SHAHIH 


BUKHARI 


(d) da'wahrights 2010| http://abinyazahid.multiply.com 


izin terbuka untuk menyebarluaskan dalam rangka da'wah 


Sumber konten dari: http://telkom-hadits9imam.com 


Kitab: Permulaan Wahyu 


Bab: Permulaan wahyu 


NG Ja Nana INA ES قال‎ AG MANA GIE SAS 


Api Pabean A A A Sa ىوقا‎ EE NUH 


A 


NGENJANG PN Ada AN AN Gank . a 


1. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah 
menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim 
At Taimi, bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqash Al Laitsi berkata; saya pernah 
mendengar Umar bin Al Khaththab diatas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) 
bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barangsiapa niat hijrahnya karena 
dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka 
hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan" 


insa PN AE AAA SA í EACEA 
Jy yÉ PANAN شو‎ Tessa Gen ESA 3 
KN sakahe Ja OA aas KAPAN pe NG yn JUS اله كيف يَأتيك الوح‎ 
ر‎ » clr س5 م مو هي‎ Ww ر‎ naa og 14 

PARA وَقَدَوَعَيتْعَنَهمَاقَالَ وَأَحْيَانَا يكَمَتَلِ الْمََكُ‎ FE enak YLSA 
KL anak AN SAI BN SE ڪيه الو‎ PSA IA BULE قات عَاپمَة رضي‎ gi 


P 


N 


2. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Aisyah Ibu Kaum Mu'minin, bahwa Al 
Harits bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau?" Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng 
dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang 
disampaikan. Dan terkadang datang Malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara 
kepadaku maka aku ikuti apa yang diucapkannya". Aisyah berkata: "Sungguh aku pernah 
melihat turunnya wahyu kepada Beliau shallallahu "alaihi wasallam pada suatu hari yang 
sangat dingin lalu terhenti, dan aku lihat dahi Beliau mengucurkan keringat." 


Se AN AE ADE BN h ANGE IIN sapa 
A 4 2 2. A 2 0 22 ور )و‎ AG 
Pekan: حي الو‎ Dea agak AN PTN Tok ane LIS 


4 


Ju AN: SAI‏ الصّبَح م PI LP‏ گان يلو بغار حِرَاءٍ 


SS‏ فيه وهو SANA PUMA‏ بتر le KÊN 33 sada‏ حَدِيجَةَ 
He BA‏ ومن عار راو AENG IA Isa‏ 


PA 242 - 


Te AN َمَطْنِي‎ AE ME AJ ِي‎ NAN is io sb 
PENA ata BIN kai eyes SENI SETAN مِنِي‎ 
MEN َر جار سول ال صل‎ SN, Pa 
DI aa 
Kin SANA sio JS 3 iga 


~ 


ا أ 


KN FS مو‎ ANK الَا كتيل الو جم و لحكل‎ HA 

ASI AA AI KEB OI ڪَدِ يجه حى‎ BG 5 ڪل‎ 1 3 
JLN ALS EN GAN Sa gé = AGE sêsasi aé 
Mn biasa NENG مي‎ EN 3 Wi بو‎ SABUN AL 
AN EWA A gh CEREN و‎ SARA 5 AIA 
dua Sa A gd PSI SN PUASA 


LA 


Nadia کط‎ Ja sagah WP Ha ala sale SAN ASI 


Ar 
e 


و و 0 مو ANa? At‏ 
عود 20126 Sa AP 3 SANG a PA PEN IIA SN‏ حي قال ابن 
Za‏ 2% عو ل و عند ر ر 4%- 9 م ههه NK PER‏ ر ر ا ال ا 
شها ب و SAE‏ أَبُوسَلَْمَهَبْنْ A‏ يدال نا BINA STA EA‏ يت عن فر 


PARA FEE BUANA ge EA | aa Ui kg حي قَقَالَفي‎ 3 


له عي aE‏ 78 


ANG Pegal gala Se Laik inn BIAN Giga BA 
BERANI لكؤيو لخر ر قاهُجُر) مي الو‎ FAR da 


LA 


- Asu 2 4 مدهو‎ NG 3 مدهلا‎ tt. 
sanan يو‎ ss PN ANA 42563 ge sana 


A A 


3. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, Telah menceritakan kepada 
kami dari Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari Aisyah -Ibu Kaum 
Mu'minin-, bahwasanya dia berkata: "Permulaaan wahyu yang datang kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah 
Beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian Beliau dianugerahi 
kecintaan untuk menyendiri, lalu Beliau memilih gua Hiro dan bertahannuts yaitu 'ibadah di 
malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya 
guna mempersiapkan bekal untuk bertahannuts kembali. Kemudian Beliau menemui 
Khadijah mempersiapkan bekal. Sampai akhirnya datang Al Hag saat Beliau di gua Hiro, 
Malaikat datang seraya berkata: "Bacalah?" Beliau menjawab: "Aku tidak bisa baca". Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan: Maka Malaikat itu memegangku dan memelukku 
sangat kuat kemudian melepaskanku dan berkata lagi: "Bacalah!" Beliau menjawab: "Aku 
tidak bisa baca". Maka Malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat kemudian 
melepaskanku dan berkata lagi: "Bacalah!". Beliau menjawab: "Aku tidak bisa baca". 
Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat 
lalu melepaskanku, dan berkata lagi: (Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 
Menciptakan, Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha Pemurah)." Nabi shallallahu "alaihi wasallam kembali kepada 
keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui 
Khadijah binti Khawailidh seraya berkata: "Selimuti aku, selimuti aku!". Beliau pun diselimuti 
hingga hilang ketakutannya. Lalu Beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada 
Khadijah: "Aku mengkhawatirkan diriku". Maka Khadijah berkata: "Demi Allah, Allah tidak 
akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung 
silaturrahim." Khadijah kemudian mengajak Beliau untuk bertemu dengan Warogoh bin 
Naufal bin Asad bin Abdul 'Uzza, putra paman Khadijah, yang beragama Nasrani di masa 
Jahiliyyah, dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis Kitab Injil dalam Bahasa 
Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warogoh sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata: 
"Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu 
ini". Warogoh berkata: "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warogoh 
berkata: "Ini adalah Namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai 
seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu". 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah aku akan diusir mereka?" Warogoh 
menjawab: "Iya. Karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa 
yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti (dimusuhi). Seandainya aku ada saat kejadian itu, 
pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku". Warogoh tidak mengalami peristiwa 
yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatroh 
(kekosongan) wahyu. Ibnu Syihab berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 
Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al Anshari bertutur tentang kekosongan wahyu, 
sebagaimana yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ceritakan: "Ketika sedang berjalan 
aku mendengar suara dari langit, aku memandang ke arahnya dan ternyata Malaikat yang 
pernah datang kepadaku di gua Hiro, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun 
ketakutan dan pulang, dan berkata: "Selimuti aku. Selimuti aku". Maka Allah Ta'ala 
menurunkan wahyu: (Wahai orang yang berselimut) sampai firman Allah (dan berhala- 
berhala tinggalkanlah). Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan." Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Shalih juga oleh Hilal bin Raddad dari Az Zuhri. 
Dan Yunus berkata: dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari Az Zuhri. 


4 


E Maia BASA ah ARA AAS AWAK حَدَّكْتَامُوسَى‎ 


7 LA ah الله‎ peng CE BIN IS) ISA BI Ea HE KA 


Lag Ae SEL JÊG asihi KAA مِنَالتَئرِيلِشِدَوَكَانَمِمَا‎ nah kan 


y 


SEL CAS a NGA na وگال‎ “3 sê kasak ا‎ NAN aa 


TE 211 ناي‎ -G یہ ره م‎ A a2 A AA 2 
قال‎ PEER KA Gan ANA AB AN JENIS AAL 
isep KAPAN KASI Tan PEI ga 
POARTE Jart EN تقر نگاو رشر دارع‎ A 


ص 


TAS Tapal AA 


4. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dia berkata, Telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu Aisyah 
berkata, Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas tentang firman 
Allah Ta'ala: (Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak 
cepat-cepat ingin (menguasainya)." Berkata Ibnu 'Abbas: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sangat kuat keinginannya untuk menghafalkan apa yang diturunkan (Al Qur'an) 
dan menggerak-gerakkan kedua bibir Beliau." Berkata Ibnu 'Abbas: "aku akan menggerakkan 
kedua bibirku (untuk membacakannya) kepada kalian sebagaimana Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melakukannya kepadaku". Berkata Sa'id: "Dan aku akan menggerakkan 
kedua bibirku (untuk membacakannya) kepada kalian sebagaimana aku melihat Ibnu 'Abbas 
melakukannya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggerakkan kedua bibirnya, 
Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala: Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) 
Al Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai) nya. Sesungguhnya atas tanggungan 
Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya". 
Maksudnya Allah mengumpulkannya di dalam dadamu (untuk dihafalkan) dan kemudian 
kamu membacanya: "Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya 
itu". Maksudnya: "Dengarkanlah dan diamlah". Kemudian Allah Ta'ala berfirman: 
"Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan Kamilah penjelasannya. Maksudnya: "Dan 
Kewajiban Kamilah untuk membacakannya" Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sejak 
saat itu bila Jibril 'Alaihis Salam datang kepadanya, Beliau mendengarkannya. Dan bila Jibril 
'Alaihis Salam sudah pergi, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam membacakannya (kepada 
para sahabat) sebagaimana Jibril 'Alaihis Salam membacakannya kepada Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam 


4 سمس يماع و دس‎ 9 SANG PAPA 

Naas ENE حو‎ SNG RAS EMIS 

و م z‏ وراو اھ ا و w‏ ر و AE‏ 54 5 

Kea Ps AN َالَأ خن‎ YENING NA JANGE 


4 4 ا کا 2 


KA AN 22 - ؟ 2ےا‎ Net LG 2 Nu Pad As d2 
رَمَضانَ حين‎ Pa ونما‎ 15 SE Si aa SAN gan 5S قال‎ KE 


yaa GN ko NI) آَكَلرَ‎ AWAL مر مَضَانَقَيُدَار‎ RAY SS sja pas 
Aa AN مِنَالرِيح‎ AL AN 


5. Telah menceritakan kepada kami Abdan dia berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dan dengan riwayat yang 
sama, telah menceritakan pula kepada kami Bisyir bin Muhammad berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dan 
Ma'mar dari Az Zuhri seperti lainnya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah 
bin Abdullah dari Ibnu 'Abbas berkata, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam adalah 
manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadlan ketika malaikat Jibril "Alaihis 
Salam menemuinya, dan adalah Jibril 'Alaihis Salam mendatanginya setiap malam di bulan 
Ramadlan, dimana Jibril "Alaihis Salam mengajarkan Al Qur'an. Sungguh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus. 


Ae AG SAE Se AN E EAC الح ڪھ بن افع قال‎ Pa ba PAS 
SNI Wi MB OAE AL Aa 
ukatsi SEA Go NI كَاوَرَسُو‎ AA ge اتِجَارًا‎ PEER ر کپ‎ 


A. (ata 2. 8 ALA 24‏ 222 وا 
metan s iA so‏ کر ss,‏ 


2 A و 24 د عو‎ 2 
KANE SA an Ga Mua Kab جل الي ير‎ NG HAR k 
2.3 w LEEA EA 24 75 PERE E E Lg w کر اہ‎ 
مداع‎ JAE Na BE BAN KERA 


INI ESEK NK AA AH IS E جل‎ NA 


“ 


SS Saf Nanas Sau 

Ld قا و‎ A 2A م‎ PE Pa 

KANYA KAN Maba AB ÊNGG NYENG Ma tya a کانمن‎ JNE Lah 
Pri 


dorate 7 AAN NA 1‏ ا رر Dia‏ 40 راو 2162 
لضفا ؤه قال ايز يدو a‏ قلت بل ير يدو Ib‏ فهل ير تد أحَدَمِهَمْ Sa‏ 


VE as Ja NGNE يَقُولَمَاكَالَ‎ HER 1 APRS SEN Ba يَدْخُلَ‎ 
1A? دوي‎ A 48, YA w 2 1 7 27 

AN KA Jah SES IE Palas ENGGA gag 
dee so pitiy ل ڪمٳ‎ Magé َكيف‎ siga sain AE IAT 


A 
IM 


Ake Ka JBS Ea)‏ که فلت nba SBI AE ANN gas‏ ار کواما 


“2 sA 4 


BIT Ji NAN ING aa sd gha E ALA 333 KI 


KAKE TA NATE NI Era و وا ر 2 مر‎ NG ر‎ AG LO, < WA 
وات من قال أحد‎ a a ذسّبهفذ تأنهفيحكم ذو‎ 
AAA PPAP د موس شم ع و دودرم وه ص‎ NG و‎ 
J JÉ A6 Jas SESI ISIAN TENIS SI مِنَكُمَهَدَاالْقَوَ‎ 
KA siB Matan ET ya ENG SA MT i aE JANG PAN 


SAINS که بال ڪذب قبل ان فو ل مَاقال قد گر‎ APRS Jaa, a 


LA 
2 


2 Mu yA سالك اشر اف الاس‎ 5 AN o الئاس و‎ EK Saad 


LA 


ASF ANAN NGA AJA Bias sané MSI SK 
KA TA EGA KT TERAS KAN يو‎ Sao YANG ريدو وو‎ 


Jaan JENG انار‎ Sea aa A : MI Si BINA sat 


A ÉS 02 A Z a Z 
ES Gal ó SNG ANGE A MES يام هقد گر تاها‎ MB MEN 
PRA Zn 2 Z - Sg TN 4 A 2, ا‎ 
G3 5 لُحَقَافْسَيَمَلِكُمَ‎ EGN Si KIA BIMAS 225 عبّادة الا وَتَانْوَ‎ 
و‎ 2 a% Ag Aa < AeA د سل‎ PAL 
babadah JASA PA S iga JENIS هَاتَينِوَقَدَ‎ 


Ja NG SÊ sai KADGA ANIK a‏ لالص AA a‏ وكيد 


êsa جي‎ NAMA فيد ڊت و‎ UB Ji حر‎ A بُصْرَى‎ kaé an 


PEN Ya SI ASIN AE ana PATAAS 
MASA JANG) so MAS NGEH EN abs AD ATAS 


2663 مقطا‎ as SES Basa BAN KS اناعد‎ A A jaka 


AGN i l5 Ga; 9‏ بأَنَامْمَلِمُونَ) كَالَ AS ga‏ سُفْيَانَكَلَمَاكَالَمَاقَالَوَكَرَ عَمِنَقِرَاءَةٍ 
A‏ 


D emg ANE PEN ME Age Anie PK الحكتاب‎ 


a 


SEA Sei MEI الْأَصْفَرِ‎ SEBELAS AI 


EERE ET رِصَاحِبإِيلِيَاءَوَهِرَ‎ MURRE AYI 


A 


5 B3 NIC EKA sa Sat as PAI HAN EA ae قَدِمَإِيلِيًا‎ 
Aap PEN ip ALA SJ en NG, امو‎ A 2363 
3 ر‎ 


SI, دفلا كسام‎ PN 133 A PPA NAK الْخِتَانْكَدَ ظْهَرَ قَمَنْ‎ 


A 


Man رَسَلَ‎ aia KAA مَدَاين مڪ ك فيلو ام کن نوم ون‎ 
LA gih MIE Et SEE Ia ja At AN SI ag AE AB AE 


Kaji ga Ni sagê SAKA ليه قحد تو‎ sa NG gada 


12 2 Pa 7 2 22 DA A AA? 
II NT PANEN Yna 
MEN Je PAI ng Ngabei pa BUS Si AS AN 


LA LA و‎ > 


SA AA Kawi Huba ji NAN HPA IKA‏ ا 
WI TT =‏ أن يٽٽ ea AE ka‏ 


LA 
Als 


LEAN MEGAH‏ ف JAS‏ قال 
gt Bg NA‏ باخ E‏ کر چا dop‏ وديصط كك ARE‏ 


w 


KK NGE E RG Las HIS رَو‎ Ji a EA 253 


A ا‎ 


z فی‎ 
15 


LAN 
N 
2 
N 


2 KPA 35 


6. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' dia berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah 
bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin 'Abbas telah mengabarkan 
kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan kepadanya: bahwa Heraclius 
menerima rombongan dagang Ouraisy, yang sedang mengadakan ekspedisi dagang ke 
Negeri Syam pada saat berlakunya perjanjian antara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
Abu Sufyan dan orang-orang kafir Quraisy. Saat singgah di Iliya' mereka menemui Heraclius 
atas undangan Heraclius untuk di diajak dialog di majelisnya, yang saat itu Heraclius bersama 
dengan para pembesar-pembesar Negeri Romawi. Heraclius berbicara dengan mereka 
melalui penerjemah. Heraclius berkata, "Siapa diantara kalian yang paling dekat hubungan 
keluarganya dengan orang yang mengaku sebagai Nabi itu?." Abu Sufyan berkata, maka aku 
menjawab, "Akulah yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan dia". Heraclius 
berkata: "Dekatkanlah dia denganku dan juga sahabat-sahabatnya." Maka mereka 
meletakkan orang-orang Ouraisy berada di belakang Abu Sufyan. Lalu Heraclius berkata 
melalui penerjemahnya: "Katakan kepadanya, bahwa aku bertanya kepadanya tentang lelaki 
yang mengaku sebagai Nabi. Jika ia berdusta kepadaku maka kalian harus 
mendustakannya."Demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan 
mereka lontarkan kepadaku niscaya aku berdusta kepadanya." Abu Sufyan berkata, Maka 
yang pertama ditanyakannya kepadaku tentangnya (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) 
adalah: "bagaimana kedudukan nasabnya ditengah-tengah kalian?" Aku jawab: "Dia adalah 
dari keturunan baik-baik (bangsawan) ". Tanyanya lagi: "Apakah ada orang lain yang pernah 
mengatakannya sebelum dia?" Aku jawab: "Tidak ada". Tanyanya lagi: "Apakah bapaknya 
seorang raja?" Jawabku: "Bukan". Apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang 
atau orang-orang yang rendah?" Jawabku: "Bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang 
yang rendah". Dia bertanya lagi: "Apakah bertambah pengikutnya atau berkurang?" Aku 
jawab: "Bertambah". Dia bertanya lagi: "Apakah ada yang murtad disebabkan dongkol 
terhadap agamanya?" Aku jawab: "Tidak ada". Dia bertanya lagi: "Apakah kalian pernah 


mendapatkannya dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang dikatakannya itu?" Aku 
jawab: "Tidak pernah". Dia bertanya lagi: "Apakah dia pernah berlaku curang?" Aku jawab: 
"Tidak pernah. Ketika kami bergaul dengannya, dia tidak pernah melakukan itu". Berkata 
Abu Sufyan: "Aku tidak mungkin menyampaikan selain ucapan seperti ini". Dia bertanya lagi: 
"Apakah kalian memeranginya?" Aku jawab: "Iya". Dia bertanya lagi: "Bagaimana kesudahan 
perang tersebut?" Aku jawab: "Perang antara kami dan dia sangat banyak. Terkadang dia 
mengalahkan kami terkadang kami yang mengalahkan dia". Dia bertanya lagi: "Apa yang 
diperintahkannya kepada kalian?" Aku jawab: "Dia menyuruh kami; 'Sembahlah Allah 
dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkan apa yang dikatakan 
oleh nenek moyang kalian. ' Dia juga memerintahkan kami untuk menegakkan shalat, 
menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturrahim". Maka 
Heraclius berkata kepada penerjemahnya: "Katakan kepadanya, bahwa aku telah bertanya 
kepadamu tentang keturunan orang itu, kamu ceritakan bahwa orang itu dari keturunan 
bangsawan. Begitu juga laki-laki itu dibangkitkan di tengah keturunan kaumnya. Dan aku 
tanya kepadamu apakah pernah ada orang sebelumnya yang mengatakan seperti yang 
dikatakannya, kamu jawab tidak. Seandainya dikatakan ada orang sebelumnya yang 
mengatakannya tentu kuanggap orang ini meniru orang sebelumnya yang pernah 
mengatakan hal serupa. Aku tanyakan juga kepadamu apakah bapaknya ada yang dari 
keturunan raja, maka kamu jawab tidak. Aku katakan seandainya bapaknya dari keturunan 
raja, tentu orang ini sedang menuntut kerajaan bapaknya. Dan aku tanyakan juga kepadamu 
apakah kalian pernah mendapatkan dia berdusta sebelum dia menyampaikan apa yang 
dikatakannya, kamu menjawabnya tidak. Sungguh aku memahami, kalau kepada manusia 
saja dia tidak berani berdusta apalagi berdusta kepada Allah. Dan aku juga telah bertanya 
kepadamu, apakah yang mengikuti dia orang-orang yang terpandang atau orang-orang yang 
rendah?" Kamu menjawab orang-orang yang rendah yang mengikutinya. Memang mereka 
itulah yang menjadi para pengikut Rasul. Aku juga sudah bertanya kepadamu apakah 
bertambah pengikutnya atau berkurang, kamu menjawabnya bertambah. Dan memang 
begitulah perkara iman hingga menjadi sempurna. Aku juga sudah bertanya kepadamu 
apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya. Kamu menjawab tidak ada. 
Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati. Aku juga sudah 
bertanya kepadamu apakah dia pernah berlaku curang, kamu jawab tidak pernah. Dan 
memang begitulah para Rasul tidak mungkin curang. Dan aku juga sudah bertanya 
kepadamu apa yang diperintahkannya kepada kalian, kamu jawab dia memerintahkan kalian 
untuk menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan 
melarang kalian menyembah berhala, dia juga memerintahkan kalian untuk menegakkan 
shalat, menunaikan zakat, berkata jujur, saling memaafkan dan menyambung silaturrahim. 
Seandainya semua apa yang kamu katakan ini benar, pasti dia akan menguasai kerajaan yang 
ada di bawah kakiku ini. Sungguh aku telah menduga bahwa dia tidak ada diantara kalian 
sekarang ini, seandainya aku tahu jalan untuk bisa menemuinya, tentu aku akan berusaha 
keras menemuinya hingga bila aku sudah berada di sisinya pasti aku akan basuh kedua 
kakinya. Kemudian Heraclius meminta surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang 
dibawa oleh Dihyah untuk para Penguasa Negeri Bashrah, Maka diberikannya surat itu 
kepada Heraclius, maka dibacanya dan isinya berbunyi: "Bismillahir rahmanir rahim. Dari 
Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya untuk Heraclius. Penguasa Romawi, Keselamatan 
bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Kemudian daripada itu, aku mengajakmu dengan seruan 
Islam: masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat, Allah akan memberi pahala 
kepadamu dua kali. Namun jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa rakyat kamu, 
dan: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada 


perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita 
persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian 
yang lain sebagai Rabb selain Allah". Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada 
mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." 
Abu Sufyan menuturkan: "Setelah Heraclius menyampaikan apa yang dikatakannya dan 
selesai membaca surat tersebut, terjadilah hiruk pikuk dan suara-suara ribut, sehingga 
mengusir kami. Aku berkata kepada teman-temanku setelah kami diusir keluar: "sungguh dia 
telah diajak kepada urusan Anak Abu Kabsyah. Heraclius mengkhawatirkan kerajaan 
Romawi."Pada masa itupun aku juga khawatir bahwa Muhammad akan berjaya, sampai 
akhirnya (perasaan itu hilang setelah) Allah memasukkan aku ke dalam Islam. Dan adalah 
Ibnu An Nazhur, seorang Pembesar Iliya' dan Heraclius adalah seorang uskup agama 
Nashrani, dia menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Heraclius mengunjungi Iliya' dia 
sangat gelisah, berkata sebagian komandan perangnya: "Sungguh kami mengingkari 
keadaanmu. Selanjutnya kata Ibnu Nazhhur, "Heraclius adalah seorang ahli nujum yang 
selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang. Dia pernah menjawab pertanyaan para 
pendeta yang bertanya kepadanya: "Pada suatu malam ketika saya mengamati perjalanan 
bintang-bintang, saya melihat raja Khitan telah lahir, siapakah di antara ummat ini yang di 
khitan?" Jawab para pendeta; "Yang berkhitan hanyalah orang-orang Yahudi, janganlah anda 
risau karena orang-orang Yahudi itu. Perintahkan saja keseluruh negeri dalam kerajaan anda, 
supaya orang-orang Yahudi di negeri tersebut di bunuh." Ketika itu di hadapakan kepada 
Heraclius seorang utusan raja Bani Ghasssan untuk menceritakan perihal Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, setelah orang itu selesai bercerita, lalu Heraclius memerintahkan 
agar dia diperiksa, apakah dia berkhitan ataukah tidak. Seusai di periksa, ternyata memang 
dia berkhitam. Lalu di beritahukan orang kepada Heraclius. Heraclius bertanya kepada orang 
tersebut tentang orang-orang Arab yang lainnya, di khitankah mereka ataukah tidak?" Dia 
menjawab, "Orang Arab itu di khitan semuanya." Heraclius berkata: 'inilah raja ummat, 
sesungguhnya dia telah terlahir." Kemudian heraclisu berkirim surat kepada seorang 
sahabatnya di Roma yang ilmunya setarf dengan Heraclisu (untuk menceritakan perihal 
kelahiran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam). Sementara itu, ia meneruskan 
perjalanannya ke negeri Himsha, tetapi sebelum tiba di Himsha, balasan surat dari 
sahabatnya itu telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraclius 
bahwa Muhammad telah lahir dan bahwa beliau memang seorang Nabi. Heraclius lalu 
mengundang para pembesar Roma supaya datang ke tempatnya di Himsha, setelah 
semuanya hadir dalam majlisnya, Heraclius memerintahkan supaya mengunci semua pintu. 
Kemudian dia berkata: "Wahai bangsa rum, maukah anda semua beroleh kemenangan dan 
kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, 
akuilah Muhammad sebagai Nabi!." Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai 
liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan yang demikian, Heraclius jadi 
putus harapan yang mereka akan beriman (percaya kepada kenabian Muhammad). Lalu di 
perintahkannya semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing seraya berkata: 
"Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan saya tadi hanyalah sekedar menguji keteguhan 
hati anda semua. Kini saya telah melihat keteguhan itu." Lalu mereka sujud di hadapan 
Heraclius dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heraclius. Telah di 
riwayatkan oleh Shalih bin Kaisan dan Yunus dan Ma'mar dari Az Zuhri. 


Kitab: Iman 


Bab: Islam dibangun diatas lima (landasan), dan Islam adalah perkataan dan 
perbuatan serta bertambah dan berkurang. 


PENGEN ha Ketik ةاي‎ A gk اعدا کک‎ 
#14 ANN AAN ا كيهو سام بی‎ NE KA A 
Sasa re gd وَإِيكَاءِالنَ‎ Sa R 


7. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); 
persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadlan". 


Bab: Tentang Perkara-perkara Iman 


a 


AA MEN AVATA RA KAUM PE E 


gi‏ نأب E‏ ع أي AN aa KAN ARA‏ عليه ina‏ لكا 


Ez KASN GA giaa pig‏ بده يمان 


NG SAN حَدَتْمَاعَبَدَاللَّهبَيْمُْحَمَّدا‎ 


8. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi dia berkata, Telah 
menceritakan kepada kami Abu 'Amir Al 'Agadi yang berkata, bahwa Telah menceritakan 
kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Iman memiliki lebih dari enam puluh 
cabang, dan malu adalah bagian dari iman". 


Bab: Seorang muslim adalah orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan 
tangannya 


MEN وَإنَمَاعِيلَ‎ KAN ناي‎ PAS ي ياس قال‎ أ٤‎ AAN 


dayah ANEAN و‎ PN AN KE مرو رضي‎ NE ققد‎ A 


ag ska PAN KAWAN َه‎ A ANGET a aa 568 | 
f MEN Je gay IPA KE EA Pen nama انا‎ AN 
ala sase? Pe es AN وَسَلَّمَوَكَالَ‎ 


9. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, Telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dan Isma'il bin Abu Khalid dari Asy Sya'bi dari 


Abdullah bin 'Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Seorang muslim adalah 
orang yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang Muhajir adalah 
orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah " Abu Abdullah berkata: dan Abu 
Mu'awiyyah berkata: Telah menceritakan kepada kami Daud, dia adalah anak Ibnu Hind, dari 
'Amir berkata: aku mendengar Abdullah, maksudnya ibnu 'Amru, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam Dan berkata Abdul A'laa dari Daud dari 'Amir dari Abdullah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 


Bab: Amalan Islam apakah yang paling utama? 


24 LA Z A 2 
عو و ريه رودو و £ کر رک ر و‎ MEN AMS rE A SA A? Pn و‎ RPP 22 ANA 
بو بر بنْعَبَ د اللَهِب بي بر دعن‎ SAS بي قال‎ ESA JA TAN Kanan yi PS Kana SS 


7 P HN A ا < 7 وم و سر‎ A 
الْمُسَلِمُونَ‎ PA ANET Lié SEA NA أبي بر دَمَعَنَ أبي موس رضي‎ 
o Salad 


10. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Qurasyi dia berkata, Telah 
menceritakan kepada kami bapakku berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Abu 
Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: 'Wahai 
Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?" Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
menjawab: "Siapa yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya". 


Bab: Memberi makan bagian dari Islam 


Ao RE AE KA يدَعَنَأيي‎ GE ENG EA حَدَتْنَاعَمَرُو‎ 


“ 


EN Aan sal PAN Gala sale صل‎ JANTAN KE 
SEA AA 


11. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid berkata, Telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari Abdullah bin 'Amru; Ada seseorang yang 
bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Islam manakah yang paling baik?" Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada 
orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal". 


Bab: Bagian dari iman hendaknya mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia 
mencintai untuk dirinya sendiri 


Ara 9‏ كر قال ددا NAN KN Ge 5 NGE NG KAA A‏ و D‏ و 
ا SEKS a Ag‏ 
E asi‏ 


12. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Syu'bah dari Ootadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Dan dari 


Husain Al Mu'alim berkata, telah menceritakan kepada kami Ootadah dari Anas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah beriman seseorang dari kalian 
sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri". 


Bab: Mencintai Rasulullah bagian dari iman 


KLT pa ERA PN NAS JELANG JG 
2 ا ورو رد ره‎ Aaa Gn 706 
AN أكون حك‎ Pa aa Bang BN AE PEANN 
292033 


13. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maka demi Zat yang 
jiwaku di tangan-Nya, tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya 
daripada orang tuanya dan anaknya". 


See o oé عَنَعَبَ د الْعَرِيرِ‎ KAA Waa Vai pan Sis 
yag PA AANA ERES EAE ATS حو‎ das 


- و‎ su. e D ر م اده‎ A. Dp ۽ روسك‎ 5 2 
CAN EN ANS الهو‎ Siaa AG ST SAS Ja PN 


14. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu 'Ulayyah dari Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam Dan telah menceritakan pula kepada kami Adam berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Ootadah dari Anas berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang 
tuanya, anaknya dan dari manusia seluruhnya". 


Bab: Manisnya iman 


SN EL IA NG AAN يدالو هاب‎ MAS NG SAN AA Bas 


Pol ENI 34833 a AN aa PESAN A 


A 
r r 
É 


Pant SE NN Va Ia AJ MA galian ea PETA‏ دفي 
2 24 ا EA E‏ 4 
JNE SIBER SUS LAN‏ 


15. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsagafi berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Tiga perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan 
manisnya iman: Dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika 


ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali 
kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka" 


Bab: Tanda-tanda keimanan adalah mencintai sahabat anshar 


A 4‏ و 


a E LA EA BE Ag BAE Jek PAKEN AJA 5 AMS 


2 2? س2‎ A ين س‎ J ر‎ ban BP ر‎ 
MEN ر بض‎ ea 5 ASN LA Jala PAPAN 


16. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abdullah bin Jabar, berkata; aku 
mendengar Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tanda iman adalah 
mencintai (kaum) Anshar dan tanda nifaq adalah membenci (kaum) Anshar". 


ae 3 2 pi TA 5 < و‌ 5 و دس‎ Eri 4 
داه عبد الاق‎ AL AIESEC ANEH بُو‎ SAS 


A 7 


CNN AN PENA yata iba Mba NAJA Sera Sa T 
YSS Kab GAN AN آضحاپوتایځ وی عل‎ Mara عَلَيْهِوَسَلَّمَكَالَوَ‎ 


PA 
er? 


04 4 P A 22 j 

al ani NG i; SNG Aga An op واولا کم ولا اواد‎ Cr KENA 
AK قب في 5 گار‎ PLAT YR ar, sa aa Sob yahh 
NG AS a Gan فهو‎ 25 BAANG NG a A33 


17. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Idris 'Aidzullah bin 
Abdullah, bahwa 'Ubadah bin Ash Shamit adalah sahabat yang ikut perang Badar dan juga 
salah seorang yang ikut bersumpah pada malam Agobah, dia berkata; bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika berada ditengah-tengah sebagian sahabat: 
"Berbai'atlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, 
tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat kebohongan 
yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian, tidak bermaksiat dalam perkara yang 
ma'ruf. Barangsiapa diantara kalian yang memenuhinya maka pahalanya ada pada Allah dan 
barangsiapa yang melanggar dari hal tersebut lalu Allah menghukumnya di dunia maka itu 
adalah kafarat baginya, dan barangsiapa yang melanggar dari hal-hal tersebut kemudian 
Allah menutupinya (tidak menghukumnya di dunia) maka urusannya kembali kepada Allah, 
jika Dia mau, dimaafkannya atau disiksanya". Maka kami membai'at Beliau untuk perkara- 
perkara tersebut. 


Bab: Bagian dari dien adalah menghindar dari fitnah 


252 و و ےو 1س م 2 و 7 222 2 و or‏ 2 22 2 ين D‏ 6 ر و ر ر 
ANE SA‏ مَسَلْمَهُ مالك عدا ۰ ی عبد الله ی ۰ عدا[ ٠ن‏ .ار Camano,‏ 7 
بداللوبن عن مالك عن عبد الر تمن بن عبد اللو بن عبد الر تمن بن | بي عن 


£ - ,= :2 روم KAGEN PEA PN‏ 4 
أبيهعَنّ أب سَعِيدٍ الخدريٌّرَضى اللەعنهانەقال 


A 


و 4 7 2 7 و A‏ 
قال ر سول SEL ga ha an AN SAN‏ 9 
كير مال ALES HA‏ ل JI AN‏ َالو PEA‏ اق Í S8‏ کف“ AA‏ 2 الف 
حار ل المشلم غ CARAN pa‏ بال ومو ع ر یھر بدينهمن ».8 


18. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdurrahman 
bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'Sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri 
bahwa dia berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Hampir saja terjadi 
(suatu zaman) harta seorang muslim yang paling baik adalah kambing yang digembalakannya 
di puncak gunung dan tempat-tempat terpencil, dia pergi menghindar dengan membawa 
agamanya disebabkan takut terkena fitnah". 


Bab: Sabda nabi shallallahu 'alai wa sallam, 'Di antara kalian akulah yang paling 
mengerti tentang Allah' 
SY A AEN go (an. Z م وام د ضوع‎ TANG و‎ PA Gaga 
هشامعَنّأبِيهعَنَ عَايِشَهقالتٌ نَرَسُو ل الله صل الله‎ E عبد‎ GAS محمد نسلا قَالَ‎ SS 
ا اا سی ر ر‎ Az, ور 7 و‎ 2 RA A ر رر‎ 
يار‎ Oa KAJU) يُطيقَو َقالوا‎ JLN aa AB SAN SL ala pané 


3 Len 7 د‎ 
P 


SRA Srey 22A GENG BI LIR A كا‎ NGE “aga z 


È 
Ca 
س‎ 
Yaa 
a 
s 


ye 


rad 
A 


19. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, Beliau memerintahkan untuk 
melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan, kemudian para sahabat berkata; "Kami 
tidaklah seperti engkau, ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu 
dan yang akan datang". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjadi marah yang dapat 
terlihat dari wajahnya, kemudian bersabda: "Sesungguhnya yang paling taqwa dan paling 
mengerti tentang Allah diantara kalian adalah aku". 


Bab: Dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar 
ke neraka 


5 PA Z A - A و‎ 4 - Pa Pada 
- واا‎ LA سوہ‎ a 2 2 fs AAA PASANGAN NS 2 A | APN Ted run 
PAN 5 Ula قتادة عن آذ‎ E سَلِيمَانَبْنْحَرَبٍ قال حَد تا شعبَّة‎ Usang 


4 LA ye 


p ا‎ e A sz Lane ا‎ 24 K 
Caa EA gan) SS pala: كنَّفيهوَجَدَحَلاوَ‎ PAS AH 


“ IM 


Ia gala LA 
A 

ra 
22 ومو‎ > 7 Lo, 23 Na و ورور‎ gg an Deer WAS anhs CLs AA An 
asa al Vo I) بَعْدَ‎ LN 3S gas 0 ING Ga 5 Ai a 


2 
- A A 
Md 5 ata وء‎ : 2 72 
BAE I AN SES 
- ا‎ 


A 


20. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Ootadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Tiga (perkara) yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan 
manisnya iman: Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Dan siapa yang 
bila mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah 'azza wajalla. 
Dan siapa yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke neraka". 


Bab: Bertingkat-tingkatnya ahlul imam dalam amalan 


Da 2 2 5 > a 5. ر ا‎ ANG ر ا‎ 
يسوي الَخُدْرِي رَضِيَ‎ EM IG S5 قال‎ Jae EN SA 
JIKA AAA, KAKAK haa sasa PUN NA SAN 


PAE NSG Serasa 53 كَانَفكَلِْهِمِتْقَالحَبَةِ‎ AAN Iya gê اخُر‎ 


A Aot SA PN YAN SEE PES a Pekena الْحَيَاأَوَ‎ K3 


2 م 


Ketan IVA 312 AN ELIA Y MP AV 


21. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Malik 
dari 'Amru bin Yahya Al Mazani dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ahlu surga telah masuk ke surga dan Ahlu neraka telah 
masuk neraka. Lalu Allah Ta'ala berfirman: "Keluarkan dari neraka siapa yang didalam 
hatinya ada iman sebesar biji sawi". Maka mereka keluar dari neraka dalam kondisi yang 
telah menghitam gosong kemudian dimasukkan kedalam sungai hidup atau kehidupan. - 
Malik ragu. - Lalu mereka tumbuh bersemi seperti tumbuhnya benih di tepi aliran sungai. 
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana dia keluar dengan warna kekuningan."Berkata Wuhaib 
Telah menceritakan kepada kami 'Amru: "Kehidupan". Dan berkata: "Sedikit dari kebaikan". 


A رم‎ 


ددا فح an POA‏ قال AAS‏ اه سعد عر عن ص الج نانش هاپ کنا ي آم ea‏ 


Pa 


IM 


Wa Kias aka put يفول قال سول الله صل الله اة‎ 6 a INA Hei JA 
siie نلكو عرض‎ BA GEA عَم فم‎ 5066 ye Aa 
Ga NIGANG لت دَلكَ يَارَسُو‎ TS JB 3 عَلَيهكَمِيض‎ PEVA 


5 2 
يثك 


22. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah bin Sahal bin 
Hunaif bahwasanya dia mendengar Abu Said Al Khudri berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan 
kepadaku. Mereka mengenakan baju, diantaranya ada yang sampai kepada buah dada dan 
ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Al Khaththab dan dia 
mengenakan baju dan menyeretnya. Para sahabat bertanya: "Apa maksudnya hal demikian 
menurut engkau, ya Rasulullah?" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ad-Din 
(agama) ". 


Bab: Malu bagian dari iman 


2 7 


a Al o‏ م 
MEN ET Je‏ 


SN 
> 


23. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berjalan melewati seorang sahabat Anshar yang saat 
itu sedang memberi pengarahan saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tinggalkanlah dia, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari 
iman". 


Bab: "Maka jika mereka bertaubat, menegakkan shalat dan membayar zakat, maka 
berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan." 


JA KA Aga SN NAGA SAN PUH ANG 
A 7 PA 

a La NANG ASIA ATA ادي حم‎ 
GAS SN Ser A3 ANA ASASI SAN) ANG KA DH 


SE EN Ga اَمو ال إلا‎ Sd al saraé َعَلُوَادَلِكَعَصَمُو‎ 


24. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Musnadi dia berkata, Telah 
menceritakan kepada kami Abu Rauh Al Harami bin Umarah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Wagid bin Muhammad berkata: aku mendengar bapakku 
menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 
"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi: tidak ada ilah kecuali 
Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, 
menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara 
darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hag Islam dan perhitungan mereka ada pada 
Allah" 


Ate 


Bab: Orang yang berpendapat bahwa iman adalah perbuatan. 


SEMEN ES ُسَعدِقَالَ‎ ANG NAS VE EN ادي يود ذش ومو سى‎ Sia 
p 2 r A A 


SEJE Jah JANG يل‎ eka gala NAHAN AN ناي هر ير‎ LN Aas 
5 ARUS Jan BU JELAS A 


25. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Musa bin Isma'il keduanya 
berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya". Lalu 
ditanya lagi: "Lalu apa?" Beliau menjawab: "Al Jihad fi sabilillah (berperang di jalan Allah). 
Lalu ditanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Jawab Beliau shallallahu "alaihi wasallam: "haji 
mabrur". 


Bab: Apabila masuk Islam bukan pada hakikatnya, tetapi karena berserahdiri dan 
takut dari pembunuhan 


-Ñ yen‏ ع lo‏ 2-2 ى SV us‏ سام و 2 و 0 Sa‏ ى 
AEAF‏ حر AE PE ASIAH KANG ASN‏ 


ra 


سے 


رضن Ie da gala AI ALAN‏ او ا ن اد 
AG LEAN PRA AA sela yaa‏ الماك عَنفلانِقو ANA gl HA‏ 


- 4 


AIA Perda SS DARA من‎ AKNG ANE SA 
Zela ايهو‎ ANA ~ PETA FAN AA ANA 
ايوش وصالغ‎ BUS GA isu Lah SS hi aK 


"y 


3 


SAN SAN 


e Ta d 


PA 


26. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amir bin Sa'd bin Abu 
Waqash dari Sa'd, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan makanan 
kepada beberapa orang dan saat itu Sa'd sedang duduk. Tetapi Beliau tidak memberi 
makanan tersebut kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan 
bagiku diantara mereka yang ada, maka aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai 
seorang mu'min." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membalas: "atau dia muslim?" Kemudian 
aku terdiam sejenak, dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku ulangi ucapanku: "Wahai Rasulullah, bagaimana 
dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mu'min." Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam membalas: "atau dia muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih 
memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Sa'd, sesungguhnya aku juga akan memberi 
kepada orang tersebut. Namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya dari pada 
memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka". 
Yunus, Shalih, Ma'mar dan keponakan Az Zuhri, telah meriwayatkan dari Az Zuhri 


Bab: Menyebarkan salam bagian dari Islam 


PAR بن عَم‎ NEE Ad (ae حَبِي‎ giok ne As Was ita 
A G 2 


27. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari Abdullah bin 'Amru bahwa ada 
seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; "Islam manakah yang 
paling baik?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu memberi makan dan 
memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal". 


Bab: Mengingkari pemberian dan istilah kekufuran di bawah kekufuran 


ZA EEKE shé sst ENGGA حَدَتْتَاعَبَدالَهبَوْمَسَلَمََعَنَمَالِئِحَنَ‎ 
و‎ 


MEN IS NGA ASI ASLI LSI ket 816 SE Pala sara SEA قل‎ 


z‏ 2 2 3 و 2 اود A9 A SANL‏ و 
53 فد GENG‏ أَحَسَنَتَ siaa‏ خسنت إل EPERE E TE ana‏ 


28. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam 
dari 'Atho' bin Yasar dari Ibnu 'Abbas berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena mereka 
sering mengingkari". Ditanyakan: "Apakah mereka mengingkari Allah?" Beliau bersabda: 
"Mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari kebaikan. Seandainya kamu berbuat 
baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan 
darimu maka dia akan berkata: 'aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu". 


Bab: Perbuatan maksiat merupakan kebiasaan jahiliyah, namun pelakunya tidak 
dikafirkan karena kemaksiatannya 


HAN A Tag ANE Ie a EVOCA 


INE SIE Suan غلامه لەسا‎ IE Aa 55 BAN 
A NGA 7 P 7 $ 
ائڪم ڪوٽ ڪم‎ Fake فيك‎ PAS BLS aa Sie aga A 


PA 


Sena Kekkei HSA VE 
ET 


29. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Washil Al Ahdab dari Al Ma'rur bin Suwaid berkata: Aku bertemu Abu Dzar 
di Rabdzah yang saat itu mengenakan pakaian dua lapis, begitu juga anaknya, maka aku 
tanyakan kepadanya tentang itu, maka dia menjawab: Aku telah menghina seseorang 


dengan cara menghina ibunya, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam menegurku: "Wahai 
Abu Dzar apakah kamu menghina ibunya? Sesungguhnya kamu masih memiliki (sifat) 
jahiliyyah. Saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, Allah telah menjadikan mereka 
di bawah tangan kalian. Maka siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya 
(tanggungannya) maka jika dia makan berilah makanan seperti yang dia makan, bila dia 
berpakaian berilah seperti yang dia pakai, janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang 
di luar batas kemampuan mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka". 


Bab: Bila dua kelompoik orang beriman berperang maka damaikanlah... 


3G 


KIE ANE بُو يو‎ PNS SISA ENG NA SA 


A 
21 


KERA PANEN 353 MEA Se هاا‎ a MEK 
Jegeg aah FAN sis PAR A SA Sa AS e 


رعو 


JS IE EÉ لقال‎ Iy EA yt وَالْمَقَكُولُفٍ‎ 
صَاحِبه‎ 


30. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Mubarak Telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid Telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Yunus dari Al 
Hasan dari Al Ahnaf bin Oais berkata; aku datang untuk menolong seseorang kemudian 
bertemu Abu Bakrah, maka dia bertanya: "Kamu mau kemana?" Aku jawab: "hendak 
menolong seseorang" dia berkata: "Kembalilah, karena aku pernah mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika dua orang muslim saling bertemu (untuk 
berkelahi) dengan menghunus pedang masing-masing, maka yang terbunuh dan membunuh 
masuk neraka". aku pun bertanya: "Wahai Rasulullah, ini bagi yang membunuh, tapi 
bagaimana dengan yang terbunuh?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Dia 
juga sebelumnya sangat ingin untuk membunuh temannya". 


Bab: Kezhaliman di bawah kezhaliman 


29 


Ng SD SA TA sis Bae sbg KAA Ea PIA 


CI SE GA Wai GEMA AN Ni Sena A HEEE‏ الَذِينَ 


LA 


Jaka Ala sa EN Ga AN) LAS uan gi 
As لظم‎ ana) Je EA 


31. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dan juga telah meriwayatkan hadits yang serupa ini, Telah menceritakan kepadaku 
Bisyir bin Khalid Abu Muhammad Al 'Asykari berkata, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah 
berkata: ketika turun ayat: "Orang-orang beriman dan tidak mencampur adukkan iman 
mereka dengan kezhaliman" para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 


"Siapakah diantara kami yang tidak berbuat zhalim? Maka Allah 'azza wajalla menurunkan 
(firman-Nya): "Sesungguhnya kesyirikan adalah kezhaliman yang besar". (QS. Luqman: 13) 


Bab: Tanda-tanda nifag 
9 Ap alia e 326 PRIA AS Jas ال‎ PANA HA TA KANA 
قال ايه‎ Ia gal لبي صل اللا‎ HE AI WH jat 


Ka 


وَإِذَاوَعَدَ 2 عَدَأَخْلَفَوَإِدَااؤْكُمِيَخَانَ 


na 


32. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin 
Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Tanda-tanda munafig ada tiga: jika berbicara dusta, jika berjanji 
mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat". 


BN Ep ye an aE AN SAW Se J54 عق‎ tja SAS 


AANG, e Ar Dan 


BL SAE AMAN KS SAS a ÉEN a EE هي‎ 


E nga MAN 5 pi 

33. Telah menceritakan kepada kami Oabishah bin 'Ugbah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masrug dari Abdullah bin 
'Amru bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal bila ada pada seseorang 
maka dia adalah seorang munafig tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu 
sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifag hingga dia 
meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji 
mengingkari dan jika berseteru curang". Hadits ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Al 
A'masy. 


Bab: Menghidupkan malam lailatul gadar bagiand iman 


ASI doéré igi; عا‎ E TEENA] 2G 


2 727 


AS AR EA PELAN SELAI as Ki ana , LE adl 


34. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al Zanad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
menegakkan lailatul godar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa- 
dosanya yang telah lalu". 


Bab: Jihad bagian dari iman 


PEN دىا‎ AA Aa Yama PA ME ai ea افا‎ 


بن جر بر قال SANGE PN GIH‏ صلی A‏ قال اندب PAN‏ في بيولا 
رم A‏ 
Nas A‏ إِيمَانُ 3g‏ تَصَدِيقٌ يد HoE‏ أو غَنِيمَةَأْوَ SN ESA‏ 


Pa ae 
و‎ MIO Oa MN seh anu ag 2 GAS 


A 4 
MEA NGANG Sin مَاقَعدَت ڪلف سر َة‎ ja أشىّعلى‎ 


35. Telah menceritakan kepada kami Harami bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Umarah berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu Zur'ah bin 'Amru bin Jarir berkata: Aku mendengar Abu 
Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah menjamin orang yang 
keluar (berperang) di jalan-Nya, tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman 
kepada-Ku dan membenarkan para rasul-Ku untuk mengembalikannya dengan memperoleh 
pahala atau ghonimah atau memasukkannya ke surga. Kalau seandainya tidak memberatkan 
umatku tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang sariyyah (pasukan khusus) dan 
tentu aku ingin sekali bila aku terbunuh di jalan Allah lalu aku dihidupkan lagi kemudian 
terbunuh lagi lalu aku dihidupkan kembali kemudian terbunuh lagi". 


Bab: Menghidupkan ibadah-ibadah sunnah Ramadan bagian iman 


- Para Ga و 2 ره‎ P 7 5 .3 D ر‎ ANG Pa Apa ر‎ 
Ia SE RELA DE عن ميد بن‎ Len 
AS REA KENA PELAN GL sap tadi daa A 


36. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menegakkan Ramadlan karena iman dan 
mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu". 


Bab: Melaksanakan shaum Ramadan karena mencari ridla Allah bagian dari iman 


ea ك 2 ب نْسعيد‎ BA KA ET 32 EAEE 


2 


D GAS A 


T a a sika ae NA ye هرَيَرَةقالقال رس‎ 


37. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Muhammad bin Fudlail berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Sa'id dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu". 


Bab: Agama itu mudah 


ginti g برع عنم مم بي‎ REKAN Alat 

A 1 م‎ 1 ZAH 

iens ieni eases 12018 Sai Kana 
T T ستعينو‎ SAN GA SSI هكس دواو قارواو‎ AG KAN 


38. Telah menceritakan kepada kami Abdus Salam bin Muthahhar berkata, telah 
menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin 
Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia 
akan dikalahkan (semakin berat dan sulit). Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah 
(kepada yang benar) dan berilah kabar gembira dan minta tolonglah dengan Al Ghadwah 
(berangkat di awal pagi) dan ar-ruhah (berangkat setelah zhuhur) dan sesuatu dari ad-duljah 
((berangkat di waktu malam) ". 


Bab: Shalat bagian dari iman 


-â 


AA Sl Kos AE 2 MEN PISA قال‎ AR 


A 


ACS EN حَدَتَْاعَمرُو‎ 
ses jabe Na paigas Lah Aa asada 
III SA ITS SENAR a NA gak an pai 


A 


Ji د‎ an kadak A کک‎ SARA 
a neshi لاتتاب‎ poni D 22 H5 o 


na 


ع عل غير 


Jaa ESL bata BN ANE Blah PAS AB JUS Se JS 
aa Aa AS سمال وا‎ ed PN an KE seng E 


39. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ishag dari Al Barro' bin 'Azib 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat pertama kali datang di Madinah, singgah pada 
kakek-kakeknya ('Azib) atau paman-pamannya dari Kaum Anshar, dan saat itu Beliau 
shallallahu "alaihi wasallam shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas bulan atau 
tujuh belas bulan, dan Beliau sangat senang sekali kalau shalat menghadap Baitullah 
(Ka'bah). Shalat yang dilakukan Beliau shallallahu 'alaihi wasallam pertama kali (menghadap 
Ka'bah) itu adalah shalat 'ashar dan orang-orang juga ikut shalat bersama Beliau. Pada suatu 
hari sahabat yang ikut shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi melewati 
orang-orang di Masjid lain saat mereka sedang ruku', maka dia berkata: "Aku bersaksi 
kepada Allah bahwa aku ikut shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menghadap Makkah, maka orang-orang yang sedang (ruku') tersebut berputar menghadap 


Baitullah dan orang-orang Yahudi dan Ahlul Kitab menjadi heran, sebab sebelumnya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat menghadap Baitul Magdis. Ketika melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke Baitullah mereka mengingkari hal ini. Berkata 
Zuhair Telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al Barro’, dalam haditsnya ini 
menerangkan tentang (hukum) seseorang yang meninggal dunia pada saat arah giblat belum 
dialihkan dan juga banyak orang-orang yang terbunuh pada masa itu?, kami tidak tahu apa 
yang harus kami sikapi tentang mereka hingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan firman- 
Nya: "Dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan iman kalian". (QS. Al Bagoroh: 143) 


Bab: Baiknya Islam seseorang 


PAN Ge ANA Perak En MES, an 
Perahan NGANG Ker SEN Sya 2 asean 43646 
Kiraan TN Sap San MAHA 


40. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdurrazzag berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hamam bin 
Munabbih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Apabila seorang dari kalian memperbaiki kelslamannya maka dari setiap kebaikan akan 
ditulis baginya sepuluh (kebaikan) yang serupa hingga tujuh ratus tingkatan, dan setiap satu 
kejelekan yang dikerjakan akan ditulis satu kejelekan saja yang serupa dengannya". 


Bab: Pelaksaan agama yang paling Allah sukai adalah yang konsisten 


5 AE صل‎ NG EN AAN Nai LES AE eka cah ا ب‎ 
Dmna AAA EN AK Ke AE fiskas 


- 2 A و‎ 


an Dal GI gp SS او‎ js LANJENG, 


41. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, telah mengabarkan bapakku 
kepadaku dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya dan 
bersamanya ada seorang wanita lain, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "siapa 
ini?" Aisyah menjawab: "si fulanah", Lalu diceritakan tentang shalatnya. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tinggalkanlah apa yang tidak kalian sanggupi, demi 
Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan, dan agama yang 
paling dicintai-Nya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinyu". 


Bab: Bertambah dan berkurangnya iman 


anyar التي صَلَ لذ‎ ai GE I اهم قال حَدَْتَاهِسَامٌ‎ Pa Bas 


ra r 36 


AJE: pap A 5 patas pain PETA وي‎ WNA Mang A 


2 
P 


z‏ س 


JP NANGA Ps SINI 


DAH PUASA SAN Pi‏ إِيِمَازِمَكَانَمِنَ حي 


42. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami Ootadah dari Anas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Akan dikeluarkan dari neraka siapa yang 
mengatakan tidak ada Ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar jemawut. 
Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan 
dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji gandum. Dan akan dikeluarkan dari neraka siapa 
yang mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah dan dalam hatinya ada kebaikan sebesar biji 
sawi. Abu Abdullah berkata: Aban berkata: Telah menceritakan kepada kami Ootadah Telah 
menceritakan kepada kami Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda. Dan 
kata iman di dalam hadits ini diganti dengan kata kebaikan. 


4 


a NA aga 3 A SEA ia jan - P 0 يي م‎ 
GIE pelita خب ناقيس‎ aah a جنةر ڪون‎ GN حدتتاالحسن ب‎ 

NS ين يفي‎ insa NANGA AA AE SA ALE ن شه اب عَنْعْمَرَ ب‎ 
sag | TAI Bea NG GAN EN yA GEN MAKAN 2 MERE 


2 
L Ir 7 


Ber AAE Cojedes ini éa 
Rena a pelayan PA AN aa NA iois َلِكَ الْيَوَمَ‎ 


43. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ash Shabbah bahwa dia mendengar Ja'far 
bin 'Aun berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Al 'Umais, telah mengabarkan 
kepada kami Qais bin Muslim dari Tharig bin Syihab dari Umar bin Al Khaththab; Ada 
seorang laki-laki Yahudi berkata: "Wahai Amirul Mu'minin, ada satu ayat dalam kitab kalian 
yang kalian baca, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami Kaum Yahudi, tentulah kami 
jadikan (hari diturunkannya ayat itu) sebagai hari raya ('ied). Maka Umar bin Al Khaththab 
berkata: "Ayat apakah itu?" (Orang Yahudi itu) berkata: "Pada hari ini telah Kusempurnakan 
untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Ku- 
ridhai Islam itu jadi agama bagi kalian". (OS. Al Maidah ayat 3). Maka Umar bin Al Khaththab 
menjawab: "Kami tahu hari tersebut dan dimana tempat diturunkannya ayat tersebut 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu pada hari Jum'at ketika Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam berada di 'Arafah. 


Bab: Zakat bagian dari Islam 


A PEA‏ رر rt = < A A‏ + رب 
SANA Aa AN E A‏ 7 و A‏ عا ا ی و > و|) و 2 ا ر PEKA‏ 


G Kas Tag A 520 3 
San Ang, قر دك‎ Ara Anjas, AA 
4 BA 


31532 فما ول حى TENTU BBS,‏ قال رسو IL AI‏ وسم تنش 


ر 8 


ayat TN TNO 5066 3 قال لا إلا ا‎ s ak fe JANGAN silga 


kasa AIA 2 قال وة كر‎ SEA PR عقا لل‎ ALA AAS aa 
RAA AA, 1 وي‎ 


YR وَهُوَيَقُولُوَاسَلَا أ زِيدُعَلٌ‎ Sm KERANA e a 


Sera a LI AA قال ول‎ ASI 


44. Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas 
dari pamannya - Abu Suhail bin Malik - dari bapaknya, bahwa dia mendengar Thalhah bin 
'Ubaidullah berkata: Telah datang kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam seorang dari 
penduduk Najed dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras 
terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa maksud yang diucapkannya, hingga mendekat 
(kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) kemudian dia bertanya tentang Islam, maka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menjawab: "Shalat lima kali dalam sehari semalam". 
Kata orang itu: "apakah ada lagi selainnya buatku". Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
menjawab: "Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) ". Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Dan puasa Ramadlan". Orang itu bertanya lagi: "Apakah ada lagi 
selainnya buatku". Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak ada kecuali yang 
thathawu' (sunnat) ". Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebut: "Zakat": Kata 
orang itu: "apakah ada lagi selainnya buatku". Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
menjawab: "Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) ". Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: 
Lalu orang itu pergi sambil berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau 
menguranginya". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia akan 
beruntung jika jujur menepatinya". 


Bab: Mengiringi jenazah bagian dari iman 


Sena‏ ينعي AN‏ فُكَالَحَدَتْمَارَوَ AN ESA SALE‏ مْحَمَدِعَنَ 


kar 


Ba kah Na Nha sa KETAN aie Bg‏ وَاحُتِسَابَاوَ كَانَّمَعَهُ 


ر 


EE 


Ne 


asa SAN ban بر جين اجر‎ isoa s MAAN يض‎ EA 


ووس 


EA AS KAYA JAHE a کر جم بق‎ PA Sai 
Baa AES Dee 


45. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Ali Al Manjufi berkata, telah 
menceritakan kepada kami Rauh berkata, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan 
dan Muhammad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah 
bersabda: "Barangsiapa mengiringi jenazah muslim, karena iman dan mengharapkan balasan 
dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai dishalatkan dan selesai dari penguburannya, 
maka dia pulang dengan membawa dua giroth, setiap giroth setara dengan gunung Uhud. 
Dan barangsiapa menyolatkannya dan pulang sebelum dikuburkan maka dia pulang 
membawa satu giroth". Hadits seperti ini juga diriwayatkan dari Utsman Al Mu'adzin, dia 


berkata: telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Kekhawatiran seorang mu'min bila amalnya terhapus tanpa sadar 


Pa AE اباو اپل ءَ‎ ESAI Eý EA AECE NEY AE EACEA 


pan 1 ر‎ Ar ع كر‎ SAN Tea gh AN e 

gimi Aida صل الله‎ IE 

46. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah berkata, Telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Zubaid berkata: Aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah, 
maka dia menjawab: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "mencerca orang muslim adalah fasiq dan memeranginya adalah kufur". 


Ss JGN BB AN BALE aa kas ایل‎ Ka SABUN 
SARA D AA aba NG ASAM 
O E ED ANG 5 Par Nas 


en ك‎ Ga ala Sa ak كرا‎ 
47. Telah mengabarkan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari Humaid, Telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 'Ubadah bin Ash Shamit, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar untuk menjelaskan tentang Lailatul Oodar, lalu ada dua orang muslimin 
saling berdebat. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku datang untuk 
menjelaskan Lailatul Oodar kepada kalian, namun fulan dan fulan saling berdebat sehingga 
akhirnya diangkat (lailatul godar), dan semoga menjadi lebih baik buat kalian, maka itu 
intailah (lailatul godar) itu pada hari yang ketujuh, enam dan lima ". 


Bab: Pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam tentang 
iman, Islam, Ihsan dan pengetahuan akan hari giyamat. 


555 Patas le bani NG َاأَبُو‎ ng AH an A Ra 
y A 


KAL NE: BIL Ja Ane GG PER Tara sa ال‎ JELANG 46 
لله‎ ANAA BE diya 3021) Salil GAS sa ۇمى باهو ملا‎ 
CPN ال لد‎ NG ر را‎ 2 NAE Di ا‎ Ang A رك مم‎ 
SISA NG a aa ASUS SNG Na Ska JENG 


A 


ia BEE PAN JBS NABA) e الل‎ 3 
oÉ gia iieb, és aod (BILA Pam ASSA) 


radi 


g و‎ 


NG لمعي لكام در‎ |) kasad E الي صل ال‎ NAHAN 
Lan مل ذلك‎ Ba VIRAL Jo Ar JÉ 5545) 
SN 


48. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, Telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan At Taimi dari Abu Zur'ah 
dari Abu Hurairah berkata: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari muncul 
kepada para sahabat, lalu datang Malaikat Jibril “Alaihis Salam yang kemudian bertanya: 
"Apakah iman itu?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Iman adalah kamu beriman 
kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, pertemuan dengan-Nya, Rasul-Rasul- 
Nya, dan kamu beriman kepada hari berbangkit". (Jibril 'Alaihis salam) berkata: "Apakah 
Islam itu?" Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Islam adalah kamu menyembah Allah 
dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu dirikan shalat, kamu tunaikan 
zakat yang diwajibkan, dan berpuasa di bulan Ramadlan". (Jibril 'Alaihis salam) berkata: 
"Apakah ihsan itu?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Kamu menyembah Allah 
seolah-olah melihat-Nya dan bila kamu tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu". 
(Jibril 'Alaihis salam) berkata lagi: "Kapan terjadinya hari kiamat?" Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: "Yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tapi aku 
akan terangkan tanda-tandanya; (yaitu): jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika 
para penggembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung 
selama lima masa, yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah". Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam membaca: "Sesungguhnya hanya pada Allah pengetahuan 
tentang hari kiamat" (OS. Lugman: 34). Setelah itu Jibril 'Alaihis salam pergi, kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "hadapkan dia ke sini." Tetapi para sahabat tidak 
melihat sesuatupun, maka Nabi bersabda: "Dia adalah Malaikat Jibril datang kepada manusia 
untuk mengajarkan agama mereka." Abu Abdullah berkata: "Semua hal yang diterangkan 
Beliau shallallahu 'alaihi wasallam dijadikan sebagai iman. 


KE AE ANE ALA اهن‎ PAS اهيبن مر قال‎ pa JAN 


Lah LA 
6 


اللَّهأَنَّعَبَدَاللَهَبّنَ ada nanang 2 OA AS WESSE,‏ ير 


Pd 4 a% - 


Sea Se 5 SANA Sa ga aé Pa‏ اا ا 


92 A P 2 4111 o 208 
ALE EU TEA Pa ea PE PN PRS dea 


49. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bahwa 
Abdullah bin 'Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata; telah mengabarkan 
kepadaku Abu Sufyan bin Harb bahwa Heraqlius berkata kepadanya: "Aku sudah bertanya 
kepadamu, apakah jumlah mereka bertambah atau berkurang? Maka kamu bertutur bahwa 
mereka bertambah, dan memang begitulah iman akan terus berkembang hingga sempurna. 
Dan aku bertanya kepadamu, apakah ada orang yang murtad karena dongkol pada 
agamanya? Kemudian kamu bertutur; tidak ada, maka begitu juga iman bila sudah tumbuh 
bersemi dalam hati tidak akan ada yang dongkol kepadanya". 


Bab: Keutamaan orang yang memelihara agamanya 
AN تدم‎ ba is et. aka PER 
aa SAE nó YA مامش ھا تلا‎ NA sen فول الحلا ل‎ e Par 
BIA AI Eng IS E EA SA 


IM 


pan ۴ KERAS LSN GA واا اللو اص ومغار و‎ si 


“2. 


CI هي‎ EA AN SSI Kita ALS 


50. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria 
dari 'Amir berkata: aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata: aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah 
jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh 
banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah 
memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh 
(mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala 
yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke 
dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan 
larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada 
setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila 
rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". 


Bab: Menunaikan pembagian seperlima bagian ghanimah merupakan bagian dari 
iman 


e p AE يُجُلِسْنِي‎ NGE gana TES NGGE ye kah BEN NG Asad seja Sis 


LA 


LAH KA ENI NG sêt Aina Sa Jai Baya AA عت خش‎ POM 


Ke He AIA s 6 iea A 


r 


JIE AE‏ اا OA Sll Ai NGRE sa AAK z YEL‏ بَيَمَكَهَدَا 


35 Ak sia sihan JA SEA 5 bana en gin NS AA 


AN JAS AG NG na IN Nang SIA seba sa 
ae EIG GNI Bag MEA ANA MEN Tat رَس ول‎ D 
KAA NA Aa jotas PAPA EE a 


BA nie a BAN MAN YG 


51. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'di berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Jamrah berkata: aku pernah duduk bersama Ibnu 'Abbas saat dia 
mempersilahkan aku duduk di permadaninya lalu berkata: "Tinggallah bersamaku hingga aku 
memberimu bagian dari hartaku". Maka aku tinggal mendampingi dia selama dua bulan, lalu 
berkata: Ketika utusan Abu Oais datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Beliau 
bertanya kepada mereka: "Kaum manakah ini atau utusan siapakah ini? Mereka menjawab: 
"Rabi'ah!" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "selamat datang wahai para utusan 
dengan sukarela dan tanpa menyesal". para utusan itu berkata: "ya Rasulullah, kami tidak 
dapat mendatangimu kecuali di bulan suci, karena antara kami dan engkau ada suku Mudlor 
yang kafir. Oleh karena itu ajarkanlah kami dengan satu pelajaran yang jelas yang dapat kami 
amalkan dan dapat kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami, yang dengan begitu 
kami dapat masuk surga." kemudian mereka bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang minuman, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan mereka 
dengan empat hal dan melarang dari empat hal, memerintahkan mereka untuk beriman 
kepada Allah satu-satunya, kemudian bertanya: "Tahukah kalian apa arti beriman kepada 
Allah satu-satunya?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam menjelaskan: Persaksian tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada 
bulan Ramadlan dan mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang". Dan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka dari empat perkara, yaitu janganlah kalian 
meminum sesuatu dari al hantam, ad Dubbaa', an nagir dan al Muzaffaat. Atau Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam menyebut mugoyyir (bukan nadir). Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "jagalah semuanya dan beritahukanlah kepada orang-orang di kampung 
kalian". 


Bab: Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat dan pengharapan, dan setiap 
mukmin akan mendapatkan sesuai dengan niatnya 


1 ور‎ e ر‎ wi Pari y ر ر‎ 
Sena er GS a a ÁN SS 


A 


N 
N 


arang AJA EN EN سکم قال‎ A لاله صل‎ 1222 es 
A We DANA SE 
PARE 3 


52. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Algamah bin 
Wagash dari Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua 
perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang 
diniatkan: barangsiapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya adalah 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya 
atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa 
dia diniatkan."'. 


ea BINA AN BAE Rae YA re gua‏ یت غد اه ین ودع 


ضع 


LA BEAN عل‎ ANG قال‎ TEA صل‎ Ip dsni 


53. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adi bin Tsabit berkata: Aku pernah 
mendengar Abdullah bin Yazid dari Abu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Apabila seseorang memberi nafkah untuk keluarganya dengan niat mengharap 
pahala maka baginya Sedekah". 


AN SAS‏ افع قال ا Ng RN EK‏ بَْسَعْدِ عَنْسَعْدِ بْنِأَبي 
EA HE EN Jen 533 D a 55‏ باو MAN‏ 
A‏ 


54. Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amir bin Sa'd dari Sa'd bin 
Abu Wagash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah yang dimaksudkan 
mengharap wajah Allah kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu 
suapkan ke mulut istrimu". 


Bab: Agama adalah nasehat (loyalitas) kepada Allah,Rasul-Nya dan para pemimpin. 


BU قيش باي حازم ڪن جر ير‎ BATAN PA EA ISA Sa 


4 


ses‏ الله ص ال PENA INA Eda sa‏ الڪ لڪل ملم 


55. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin 
Abdullah berkata: "Aku telah membai'at Rasulullah untuk menegakkan shalat, menunaikan 
zakat dan menasehati kepada setiap muslim". 


247. Tana" Paud 2 عو‎ <i 


KE au A ieS‏ عبرال يول يوم 
مالم 6 رش شقا ANA 3 Sa aa‏ 3 عليه MAA‏ يَوَكَاَعَلَيْكُم da Naas BE‏ 


Ab EN NGGAK alas LEAN صل‎ ES GA ANGGÉ ASLI 
IE ENAK AN PAMA SNN EKA اصع لڪل ملم‎ 5 


56. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Ziyad bin 'Alagah berkata; saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata 


ketika Al Mughirah bin Syu'bah meninggal, sambil berdiri dia memuji Allah dan mensucikan- 
Nya, berkata: "Wajib atas kalian bertakwa kepada Allah satu-satunya dan tidak 
menyekutukannya, dan dengan penuh ketundukan dan ketenangan sampai datang 
pemimpin pengganti, dan sekarang datang penggantinya, " kemudian dia berkata: 
"Mintakanlah maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat pemimpin kalian ini (Al 
Mughirah), karena dia suka memberi maaf." Lalu berkata: "Amma ba'du, sesungguhnya aku 
mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian aku berkata: "Aku membai'at engkau 
untuk Islam". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi syarat dan menasehati kepada 
setiap muslim, maka aku membai'at Beliau untuk perkara itu, dan demi Pemilik Masjid ini, 
sungguh aku akan selalu memberi nasihat kepada kalian" Kemudian dia beristighfar lalu 
turun dari mimbar. 


Kitab: Ilmu 


Bab: Siapa yang bertanya tentag ilmu sedang dia terus menyampaikan 
pertanyaannnya.... 


ZA 


(NA Naik aa‏ و Net BEAR ASA ema‏ محمد بَنْفلِيّج 
قال حَدَكَِي اي قال SAS‏ هلال بْنْعَيلٍ عَنَ BIL NG NG gang ii Jakat Le:‏ 
gansa DÈN LANG Aan 35 SERAH‏ رسو ل اله صل SE‏ 


Kana إِدَاقَضَى‎ SU ا‎ SIN 


TEKAN BSE Era GE IGANG AKSEN sejam KANE 


A 


AEA) me Kedua AN IKEA NGGAGAS 


57. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan 
kepada kami Fulaih. Dan telah diriwayatkan pula hadits serupa dari jalan lain, yaitu Telah 
menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah 
menceritakan kepadaku Hilal bin Ali dari Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah berkata: Ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam suatu majelis membicarakan suatu kaum, 
tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui lalu bertanya: "Kapan datangnya hari kiamat?" 
Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap melanjutkan pembicaraannya. Sementara itu 
sebagian kaum ada yang berkata, "beliau mendengar perkataannya akan tetapi beliau tidak 
menyukai apa yang dikatakannya itu, " dan ada pula sebagian yang mengatakan: "bahwa 
beliau tidak mendengar perkataannya." Hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyelesaikan pembicaraannya, seraya berkata: "Mana orang yang bertanya tentang hari 
kiamat tadi?" Orang itu berkata: "saya wahai Rasulullah!". Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Apabila sudah hilang amanah maka tunggulah terjadinya kiamat". 
Orang itu bertanya: "Bagaimana hilangnya amanat itu?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka akan tunggulah terjadinya 
kiamat". 


Bab: Siapa yang mengeraskan suaranya dalam menyampaikan ilmu 


29 


Lé? NEEG E ىر‎ NE 35 3 JEN KAWAT JA 3 MANG AA 


rp 
Z < PE ےر ےر‎ 


Wan SS ra êkas gh ATIN 2 ALA قل‎ ENEE ASIE و‎ ad oÁ 
o ND La KI f, 5 Tat ALA pt Pa Da o S a 27A 
GAN ya au EN EA EEA 


ra 


Lead 


Z 


سے 


58. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man 'Arim bin Al Fadlal berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyir dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah 
bin 'Amru berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu 
perjalanan yang kami lakukan hingga Beliau mendapatkan kami sementara waktu shalat 
sudah hampir habis, kami berwudlu' dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berseru dengan suara yang keras: "celakalah bagi tumit-tumit 
yang tidak basah akan masuk neraka." Beliau serukan hingga dua atau tiga kali. 


Bab: Ucapan ahli hadits, telah bercerita kepada kami, telah mengabarkan kepada 
kami ... 


SKA SAS‏ مید EA GE an PAKE A SANG EN CA‏ قَالَكَالَرَسُول 


A 


ATAS‏ و 22 در 4ك ea e BOTT‏ ر 
oá‏ الک ESU ó al TARI 55 NG AS Pai an) ala pae‏ 


LAN N 


t 22 NS - Mn aan 03‏ ع ل A SIA Co a ge.‏ سر 
MEA‏ َد اه و و ف َفُسي JUPE SANA‏ احَدَنتاماهي يا 
AT 2G ANG DNA‏ 


59. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara pohon ada suatu pohon yang tidak jatuh 
daunnya. Dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim". Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bertanya: "Katakanlah kepadaku, pohon apakah itu?" Maka para sahabat 
beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata: 
"Aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu mengungkapkannya. 
Kemudian para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, pohon apakah itu?" Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: "Pohon kurma". 


Bab: Pemimpin menyampaikan pertanyaan kepada kepada para sahabatnya untuk 
mengatahui kadar ilmu mereka 


KAN صل‎ NGE ged NGE Ka ANA SA AGA SSS, AS 


2 


gré D E an 
TERI 26 BASA KE SEA aib PO اوي قال‎ A3 


60. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad Telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya diantara pohon ada satu pohon 
yang tidak jatuh daunnya. Dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim". Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Katakanlah padaku, pohon apakah itu?" Maka para 
sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah 
berkata: Aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu 


mengungkapkannya. Kemudian orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, pohon apakah itu?" 
Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Pohon kurma". 


Bab: Keterangan tentang ilmu,diantaranya firman Allah Ta'ala: "Dan katakanlah, Ya 
Rabb tambahkanlah aku ilmu..." 


هبن يو A‏ 


BAE يِب‎ BEAT gang a NG بن يو سف قال‎ DE SAS 


ERA كيهو سلمف‎ AN ala KAN EA A A ON KA 


ICA 


AM Mean a بقل لک‎ ana ge a 
SNG ALAN EA ja NITA SAN AAN Babi 


LA 


Laa) KU صل‎ ga JE NGE Sala a Ar ALA 
pad 7 a 
A م‎ r 


Naja 5 a Ja JSI gp MH I 
5 Sasa a BAE KAMU A ور‎ 
PPA رك‎ AAL Sos قال‎ GAN ANJAS AS الاس‎ dák; | 


22 - - 
RARA‏ تر و 


JESAN EKA ARA 3313 NAN أذش دك‎ TES RU EA $ 


BI LANSIA Gt A EA AS 
و لو‎ an 2 SIA ENY عَم‎ SAN a ja 
EA BAR Aa ena NA KESAH INI Kaka SA 02 


4 


Laka sasé KN Pena 


61. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Sa'id Al Maqburi dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir bahwa dia 
mendengar Anas bin Malik berkata: Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam didalam Masjid, ada seorang yang menunggang unta datang lalu 
menambatkannya di dekat Masjid lalu berkata kepada mereka (para sahabat): "Siapa 
diantara kalian yang bernama Muhammad?" Pada saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersandaran di tengah para sahabat, lalu kami menjawab: "orang Ini, yang berkulit putih 
yang sedang bersandar". Orang itu berkata kepada Beliau; "Wahai putra Abdul Muththalib" 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya, aku sudah menjawabmu". Maka orang itu 
berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Aku bertanya kepadamu persoalan yang 
mungkin berat buatmu namun janganlah kamu merasakan sesuatu terhadapku." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tanyalah apa yang menjadi persoalanmu". Orang itu 
berkata: "Aku bertanya kepadamu demi Rabbmu dan Rabb orang-orang sebelummu. Apakah 
Allah yang mengutusmu kepada manusia seluruhnya?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang itu: "Aku bersumpah kepadamu atas nama 
Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya kami shalat lima (waktu) dalam sehari 
semalam?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang 


AN 


tu: "Aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu 
supaya kami puasa di bulan ini dalam satu tahun?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang itu: "Aku bersumpah kepadamu atas nama 
Allah, apakah Allah yang memerintahkanmu supaya mengambil sedekah dari orang-orang 
kaya di antara kami lalu membagikannya kepada orang-orang fakir diantara kami?" Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Demi Allah, ya benar!" Kata orang itu: "Aku beriman 
dengan apa yang engkau bawa dan aku adalah utusan kaumku, aku Dlamam bin Tsa'labah 
saudara dari Bani Sa'd bin Bakr." Begitulah (kisah tadi) sebagaimana yang diriwayatkan oleh 
Musa bin Isma'il dan Ali bin Abdul Hamid dari Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit dari Anas 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


Bab: Metode munawalah dan surat-surat para ahli ilmu ke berbagai negeri. 


SARAAN a Ba Kál 13 Ines SAS S‏ سَعْدِعَنصَالَِعَنابْنْشْهَابٍ عَنْعْبَيدِ للَوبْنِ 


3 Sala pala PACS AA TAA SAN ALE gana Baa 
SAN BUS ین ای‎ PA AN PI عَظم‎ AA AN Pe 


< IM 
Mi, Ar A 


NGE la sela ول الل الل‎ a A Aa 


62. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah bin Mas'ud bahwa Abdullah bin 'Abbas telah mengabarkannya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah mengutus seseorang dengan membawa surat dan 
memerintahkan kepadanya untuk memberikan surat tersebut kepada Pemimpin Bahrain. 
Lalu Pemimpin Bahrain itu memberikannya kepada Kisra. Tatkala dibaca, surat itu 
dirobeknya. Aku mengira kemudian Ibnu Musayyab berkata; lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa agar mereka (kekuasaannya) dirobek-robek sehancur-hancurnya. 


KH A‏ و 


BAE EN NA زیا‎ 3 AS AJA TA SAS 
T AA AGES aa AE ade Mi 1 ma 
dpat SEE Sit NA gan إل‎ A 


Zo Z,A Sa. a ف‎ TEA 


kana 


A E Ga pa A رو‎ 
6ا‎ pa 


63. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugotil Abu Al Hasan Al Marwazi telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari 
Ootadah dari Anas bin Malik berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menulis surat atau 
bermaksud menulis surat, lalu dikatakan kepada Beliau, bahwa mereka tidak akan membaca 
tulisan kecuali tertera stempel. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membuat stempel 
yang terbuat dari perak yang bertanda, Muhammad Rasulullah. Seakan-akan aku melihat 
warna putih pada tangan Beliau shallallahu 'alaihi wasallam". Lalu aku bertanya kepada 
Ootadah: "Siapa yang membuat tanda Muhammad Rasulullah?" Jawabnya: "Anas". 


Bab: Siapa yang duduk di belakang dalam suatu majelis 


LAUU, 55 NG Ja ANG‏ عَنَإِسَحَاقَ بْنِعَبدِاللَهبْنِ أي AR AAL‏ عَقِي ل بن أبي 
A Med A RE Si gag PEN AAN‏ 3 الْمَسَجِدٍ 


Z 


WS BIA 23 SAM KANA الله‎ Ape Sa انما‎ JG PISNE AAT 
pa Pa naa PN URUT kaa pak AN عیرس ول ال صل‎ 
Ae ANGE ba LISA gank BEA EL sa 
BELU ANA NG YAN BANI ASI 
KANAN 


64. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa Abu Murrah -mantan budak Uqail bin Abu 
Thalib-, mengabarkan kepadanya dari Abu Waqid Al Laitsi, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika sedang duduk bermajelis di Masjid bersama para sahabat datanglah 
tiga orang. Yang dua orang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang seorang 
lagi pergi, yang dua orang terus duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dimana 
satu diantaranya nampak berbahagia bermajelis bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
sedang yang kedua duduk di belakang mereka, sedang yang ketiga berbalik pergi, Setelah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selesai bermajelis, Beliau bersabda: "Maukah kalian 
aku beritahu tentang ketiga orang tadi?" Adapun seorang diantara mereka, dia meminta 
perlindungan kepada Allah, maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu kepada Allah, 
maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah maka Allah pun 
berpaling darinya". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam: "Berapa banyak orang yang hanya 
mendapat penyampaian lebih paham dibanding orang yang mendengarnya 
langsung 


SN AN bê Ang o 3 NG NG BENG Jai 

Wp a a Haag SS) OLAH yo ma SEA GA ALE NAFS DIAN Ga 

KAA PENA AMA NG AN JAS gena aana Sr 
| 3 


ا امه قال الس E E‏ اڪ 


ا 


KA NAN ae MALANG 


65. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Bisyir berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dari Abdurrahman 
bin Abu Bakrah dari bapaknya, dia menuturkan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
duduk diatas untanya sementara orang-orang memegangi tali kekang unta tersebut. Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Hari apakah ini? '. Kami semua terdiam dan menyangka 
bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama hari yang sudah dikenal. Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bukankah hari ini hari Nahar?" Kami menjawab: 
"Benar". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali bertanya: "Bulan apakah ini? '. Kami 
semua terdiam dan menyangka bahwa Beliau akan menamakan nama lain selain nama bulan 
yang sudah dikenal. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bukankah ini bulan Dzul 
Hijjah?" Kami menjawab: "Benar". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian sesama kalian haram (suci) 
sebagaimana sucinya hari kalian ini, bulan kalian ini dan tanah kalian ini. (Maka) hendaklah 
yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena orang yang hadir semoga dapat 
menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya". 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam selalu memberi waktu yang tepat ketika 
memberi nasehat 


22 


دتا مكدب يو سف قال ا خا ينعن َعَم َنأ ي gra GE JA‏ وال گا لدبي 


2 


CAM SAN ge pipi sisia sal Le 


66. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud berkata: bahwa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam memperingatkan kami dengan suatu pelajaran tentang hari-hari 
yang sulit yang akan kami hadapi. 


KA 4 Ga 3G ور 4 مي‎ 255 As L82 و و ت ر 9ر‎ 
عن آذ‎ N بو‎ | AS شعْبَّة قال‎ SS قال‎ Jaa AE ES AE ANTA 


Ha f- AE À f- 4 دم و و وا ر‎ 2 
Pe 545 MIGAS ÊNGG 


67. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah 
menceritakan kepadaku Abu At Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "permudahlah dan jangan persulit, berilah kabar gembira dan 
jangan membuat orang lari." 


NI 


A 


Bab: Orang yang menyediakan hari-hari khusus untuk bermulazamah dengan para 
ulama 


D a يدع فصق‎ Pa Duk 8 Ryan Vera ANA 


“ 


LA 
e A 


Nya asaba) LG كل يوم‎ EKE A N ANAA 


PA 2A رم‎ PA 
A ka 2 


auper PAE NIAS És IA NI una 


68. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il berkata; bahwa Abdullah memberi pelajaran 
kepada orang-orang setiap hari Kamis, kemudian seseorang berkata: "Wahai Abu 
Abdurrahman, sungguh aku ingin kalau anda memberi pelajaran kepada kami setiap hari" dia 
berkata: "Sungguh aku enggan melakukannya, karena aku takut membuat kalian bosan, dan 
aku ingin memberi pelajaran kepada kalian sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memberi pelajaran kepada kami karena khawatir kebosanan akan menimpa kami". 


Bab: Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah pahamkan dia tentang 
agama 


LAA أو‎ 


PR P 2 A 
gi EME AE bab PAN BJ aké داد‎ 


AA ELA 


EYFA E KAH Par TN nara JA يه حَطيبًا يول‎ nn 


SEP ya هة‎ NAN, PAS Sya و لن‎ da g ECIS, a 


69. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair Telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata: aku 
mendengar Mu'awiyyah memberi khutbah untuk kami, dia berkata: Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka 
Allah fagihkan dia terhadap agama. Aku hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang 
memberi. Dan senantiasa ummat ini akan tegak diatas perintah Allah, mereka tidak akan 
celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah". 


Bab: Memahami ilmu 


Ma - AI Sman IN AE garba اکال لي‎ Aa 224 EAA 


AN حَدِينَاوَاحِدَاقَالَ‎ A ال صل‎ Ab 
í ع‎ cad A 0 r IM 4 
BIMAS AN YES قَقَالَإَمِنَالشَّجَرِسَجَرَةٌمَكَلُّهَا‎ og la ALA صلی‎ 


LA 3 14 


PE hei NÉES, FILA 


70. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, telah berkata kepadaku Ibnu Abu Najih dari Mujahid berkata: aku pernah 
menemani Ibnu Umar pergi ke Madinah, namun aku tidak mendengar dia membicarakan 
tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kecuali satu kejadian dimana dia berkata: 
Kami pernah bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam lalu Beliau dipertemukan dengan 
jama'ah. Kemudian Beliau bersabda: "Sesungguhnya diantara pohon ada suatu pohon yang 


PESAN 


merupakan perumpamaan bagi seorang muslim". Aku ingin mengatakan bahwa itu adalah 
pohon kurma namun karena aku yang termuda maka aku diam. Maka kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Itu adalah pohon kurma". 


Bab: Tekun dalam mencari ilmu dan hikmah 


ا 2 AKB‏ ا E2‏ ا GEN‏ ل AS AME) 21 TA‏ 
JUS SS‏ حَد ئتاس فيان قال SA‏ إسماعيل بنا بي خالا على غير ما ga Nas‏ يقال 
Z‏ 7 4 


A ia KA ا‎ Ts NALAZ AA موده‎ As مي‎ AA ا و و العا‎ 6 
2 1a ر‎ Nas 5 ر‎ Z 2 Cop ra 2 A 4 5 ر2‎ 
Sa AN قلط عل‎ NGA في اتون ر جل‎ 

LINI ر‎ 

Wale 

71. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Abu Khalid -dengan lafazh hadits 
yang lain dari yang dia ceritakan kepada kami dari Az Zuhri- berkata; aku mendengar Oais bin 
Abu Hazim berkata: aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal: (terhadap) seorang 
yang Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran dan 


seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada 
orang lain". 


Bab: Perginya Nabi Musa Alaihissalam kelaut untuk menemui Khidlir 


2 


No 7 و 0 > و‎ AE 4ر‎ < 2 AK. LA ? 4 AN BA ELE 


A 2‏ 
36 
د ر ب Go‏ ورو 0 ؟ ?284/7 وام sd ras 2214 JA - NG a2‏ 2 
شهاب NAS‏ ن عب يد الله ب عبد الله ا AS‏ 2312168 عَيا Sal‏ لح بر . . 
= : ل عبب ه بن عبر 2 حبر معن ابن س ریهوو بن قبس بن حصن 


wi ANG g 2 AR. é ر عرو‎ PAN ii A G4 NAS z 2.2 Pet 
GIS EMAS يبن‎ aga ad قال اب عباس هو حَضر‎ a اريف صا حب مو‎ AI 


Z 
9 DA 0 


JEANS JAN TAN سا مو سی‎ gga صا جب مو‎ BG صا جي‎ SENG NG 
يامو سى في مَلاا‎ isl NS سم يذ کر اقا مت رسو‎ ae 
ISIAN SANA JANG جل‎ BA ايل‎ Ah من ني‎ 
SAS RTS PIA Tenda Jani تی‎ ya JUS مو سی بل عدا ضر‎ 


2 A ر‎ DN 2 ا 7 2 وعم‎ 
PANJI Ea IS AN الحو‎ papi NG PAS قار‎ 


we 


GA ر وس ون يبرا عر له ساس‎ <. z A ا‎ 5 Dia 
Un JET قَالَذْلِكَمَا كَنَاتَبَغِيقَارَتَدَاعَ ل‎ Bra a Las ba الحو ت و‎ Es 
ATP ب‎ Pd sg. س‎ 35 
و جلف كتابه‎ PN الذي قط‎ Kelapa SO nas جَدَا‎ PLS 


72. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Gharair Az Zuhri berkata, Telah 
menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan bapakku 


kepadaku dari Shalih dari Ibnu Syihab, dia menceritakan bahwa 'Ubaidullah bin Abdullah 
mengabarkan kepadanya dari Ibnu 'Abbas, bahwasanya dia dan Al Hurru bin Oais bin Hishin 
Al Fazari berdebat tentang sahabat Musa 'Alaihis salam, Ibnu 'Abbas berkata: dia adalah 
Khidlir "Alaihis salam. Tiba-tiba lewat Ubay bin Ka'b di depan keduanya, maka Ibnu 'Abbas 
memanggilnya dan berkata: "Aku dan temanku ini berdebat tentang sahabat Musa 'Alaihis 
salam, yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya, apakah kamu pernah 
mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam menceritakan masalah ini?" Ubay bin Ka'ab 
menjawab: Ya, benar, aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika Musa di tengah pembesar Bani Israil, datang seseorang yang bertanya: 
apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih pandai darimu?" Berkata Musa 'Alaihis 
salam: "Tidak". Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa 'Alaihis salam: "Ada, yaitu 
hamba Kami bernama Hidlir." Maka Musa 'Alaihis Salam meminta jalan untuk bertemu 
dengannya. Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai tanda dan dikatakan kepadanya: "jika 
kamu kehilangan ikan tersebut kembalilah, nanti kamu akan berjumpa dengannya". Maka 
Musa 'Alaihis Salam mengikuti jejak ikan di lautan. Berkatalah murid Musa 'Alaihis salam: 
"Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa 
(menceritakan tentang) ikan itu dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya 
kecuali setan". Maka Musa 'Alaihis Salam berkata:."Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu 
keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Maka akhirnya keduanya bertemu 
dengan Hidlir 'Alaihis salam." Begitulah kisah keduanya sebagaimana Allah ceritakan dalam 
Kitab-Nya. 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam: "Ya Allah ajarkanlah dia al-Kitab". 


Ta PA 


SAS IE ai Ke NE AS EN ING MES jaka ا‎ 
NI ? چو 22 ر ر و‎ 739 PA 
SENANG AH kad 
73. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 


berkata: Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di sampingku lalu 
bersabda: "Ya Allah, ajarkanlah dia Kitab". 


Bab: Kapan dibolehkan mendengarkan pendapat anak kecil 


A 
73 7 


EK AE BAE MEA SAI SE AG 3 Jne JAWA 35 
SENI A3 ES REA AKA E DAH LSI عباس‎ Shara 


A EA 5 A A - Papa AAG‏ بتر ايه WE‏ م يس ر چو ر و کا 
الله“ 7 S SIN RAN AS Ni MEI SERU‏ 


dan ینکر د‎ BAN NAH KANANG 


74. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Abdullah bin 
'Abbas berkata: aku datang dengan menunggang keledai betina, yang saat itu aku hampir 
menginjak masa baligh, dan Rasulullah sedang shalat di Mina dengan tidak menghadap 


dinding. Maka aku lewat di depan sebagian shaf kemudian aku melepas keledai betina itu 
supaya mencari makan sesukanya. Lalu aku masuk kembali di tengah shaf dan tidak ada 
orang yang menyalahkanku". 


A AA 2 


PELAN SA SA SI a ag KESAS AS 


512 Sa akasa و‎ Ajay sie Maner حم‎ BEP 


2 < KATA 


75. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yusuf berkata, Telah menceritakan 
kepada kami Abu Mushir berkata, Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Harb Telah 
menceritakan kepadaku Az Zubaidi dari Az Zuhri dari Mahmud bin Ar Rabbi' berkata: "Aku 
mengingat dari Nabi, saat Beliau melumuri air ludah Beliau di wajahku, saat itu aku baru 
berumur lima tahun". 


Bab: Pergi menuntut ilmu 


29 


Zeli io A Ta PL mali PS 


A e PAN AYU aa Pa an ang Sa SESI 


Z 


ES MG ANENG, a SA ALS Aleramo 
SENI AL BIA TN هَدَّافيصَاحِبٍ مُو سی‎ olb 
Bei PLN AN bana Ne GN وتم معت‎ BSE hal 
II EN Na PISA BS NG IR AIA sita Yi 


: 
A 5‏ ص صم و 


SAS SS AN AG حر‎ BALE می بی‎ ya 
| موی لِمُوسَى‎ SIS PISA PA Sah 0 1 


AMP ANA AN وَمَاأَدْسَ انيه‎ Sen PSA 3513 
KS IA Ga gê اکان‎ a JET JANG nga 


76. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Oasim Khalid bin Khali -seorang hakim di 
Himshi-, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb berkata, Telah 
menceritakan kepada kami Al Auza'i telah mengabarkan kepada kami Az Zuhri dari 
'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu 'Abbas bahwasanya dia dan Al 
Hurru bin Qais bin Hishin Al Fazari berdebat tentang sahabat Musa 'Alaihis salam, Ibnu 
'Abbas berkata: dia adalah Khidlir 'Alaihis salam. Tiba-tiba lewat Ubay bin Ka'b di depan 
keduanya, maka Ibnu 'Abbas memanggilnya dan berkata: "Aku dan temanku ini berdebat 
tentang sahabat Musa 'Alaihis salam, yang ditanya tentang jalan yang akhirnya 
mempertemukannya, apakah kamu pernah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


menceritakan masalah ini?" Ubay bin Ka'ab menjawab: Ya, benar, aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Ketika Musa di tengah pembesar Bani 
Israil, datang seseorang yang bertanya: apakah kamu mengetahui ada orang yang lebih 
pandai darimu?" Berkata Musa 'Alaihis salam: "Tidak". Maka Allah Ta'ala mewahyukan 
kepada Musa 'Alaihis salam: "Ada, yaitu hamba Kami bernama Hidlir." Maka Musa 'Alaihis 
Salam meminta jalan untuk bertemu dengannya. Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai 
tanda dan dikatakan kepadanya, "jika kamu kehilangan ikan tersebut kembalilah, nanti kamu 
akan berjumpa dengannya". Maka Musa 'Alaihis Salam mengikuti jejak ikan di lautan. 
Berkatalah murid Musa 'Alaihis salam: "Tahukah kamu tatkala kita mencari tempat 
berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidaklah 
yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan". Maka Musa 'Alaihis Salam 
berkata:."Itulah (tempat) yang kita cari". Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka 
semula. Maka akhirnya keduanya bertemu dengan Hidlir 'Alaihis salam." Begitulah kisah 
keduanya sebagaimana Allah ceritakan dalam Kitab-Nya. 


Bab: Keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya 
0 يه‎ 0 PA Aa PAG 7 او‎ 2i, AL 4 ر يم امك‎ 
عن‎ ga Sg 127233 Pg pe SEA حادب‎ Sa BNN محمد بن‎ SA 
< Z K aa- E f 1 0 Leng ÅL AL ر ع‎ 21245 2 03 
MI ANN JAS dal a ني الله به من ا هى‎ E AN Re 
SAYA galah; SAH DANG ا‎ si 


PANAH قاذ شرا‎ MANILA 


A 


Po IE A ga ANE BEN AA IS 


5 مع ترق KIA sesa‏ عَبَّدَاشَمَكَالَإِسَحَاقَوَ 
PANA Am pt VAN SAM‏ 


77. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Perumpamaan petunjuk dan ilmu 
yang Allah mengutusku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat yang turun 
mengenai tanah. Diantara tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Dan di antaranya ada 
tanah yang keras lalu menahan air (tergenang) sehingga dapat diminum oleh manusia, 
memberi minum hewan ternak dan untuk menyiram tanaman. Dan yang lain ada permukaan 
tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat 
menumbuhkan tanaman. perumpamaan itu adalah seperti orang yang faham agama Allah 
dan dapat memanfa'atkan apa yang aku diutus dengannya, dia mempelajarinya dan 
mengajarkannya, dan juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat derajat dan 
tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutus dengannya". Berkata Abu 
Abdullah: Ishag berkata: "Dan diantara jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang 
dapat menampung air hingga penuh dan diantaranya ada padang sahara yang datar". 


cn 
5 
sh 


Bab: Diangkatnya ilmu dan munculnya kebodohan 


A 


5 LAS UKS 2 و و‎ 25 Man en NA 255. Aal, 0. 22 5:2 ےچ‎ 
حعَنَ أذ بَّنٍ مالك قال قال ر سول الله‎ AE SAS USS JG Tanda انب‎ gas WAS 


1 < 2 Aa ajang WA م ١ے »۶و‎ 25 9 Kong ردت‎ 
الْحَمَدْ وَيَظَهَرَ الرّا‎ A3 3 HAN 2 GALANG ATAS LE FA pol ka sale صَل‎ 


78. Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abdul Warits dari Abu At Tayyah dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda 
Rasul shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah 
diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan dan diminumnya khamer serta praktek 
perzinahan secara terang-terangan". 


20 


(A 4 2 PEPENE 2 KA LEAN وور دمع‎ A 22 NGGE AKI LANGKA 
حَدِيثالا‎ NE عَنَ قتَادَةعَنَ أذس بَنِ‎ kai a دد قال‎ ESA 
LA LA 3 


r 23 aw,‏ و Bia‏ 03 وم + 2 ما ع اميه 5 2 م 
SMAN 33‏ سيعت ر سول اله صل Aa JAS AAN YA Gaga) ya ka ALAN‏ 
Ñ. Jimaa A. p‏ ر سس PES 2 ag P 0 9 v‏ پر ور 
وَيَظْهَرَ الْجَهَلْوَيَظْهَرَ Sah BPS Niasi SG SINA SS CI‏ 


79. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Syu'bah dari Ootadah dari Anas bin Malik berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan 
merebaknya kebodohan, perzinahan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih 
banyak dan sedikitnya laki-laki, sampai-sampai (perbandingannya) lima puluh perempuan 
sama dengan hanya satu orang laki-laki. 


Bab: Keutamaan ilmu 


2 LI > 


7 و 
NGET‏ و KL Ti‏ ا EEE‏ 3 1 کو 4ه مو امام 
Kana "NS‏ بن عقي قال PAS NGE SAS‏ عقيل عَنَ ابن شهاب PAKE AE‏ 


< A 2 9 ر موسرم‎ BA 53 م‎ MK AGE a 
Es PSN MSG BAE Jo ANG gang ai EA عمَر‎ 


A ANGEN دل‎ Az ZUD - A 5 2 مر‎ he. Aoa 5 w D 
Ig AS P gae jd Cola أظْفَارِي غ‎ AG يخر‎ NGING حَتَى‎ 


80. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, Telah menceritakan kepadaku 
Al Laits berkata, Telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin 
Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu lalu aku 
meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku, 
kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Al Khaththab". Orang- 
orang bertanya: "Apa ta'wilnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ilmu". 


Bab: Menberikan fatwa ketika sedang menunggang kendaraan.. 


کر 


Kana ابن شاپ عَنْعِيسى‎ ELIA AE Jaa SAS 35 


3 


مو Se‏ كول اق da3 Gl‏ حَجَدَالَوَ كا Lang‏ اى ار abaya‏ 


pa مو و‎ ik Ag 


8 4 
بر‎ a 


حر 


81. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, Telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ibnu Syihab dari 'Isa bin Thalhah bin Ubaidillah dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash; 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di Mina pada haji wada' memberi 
kesempatan kepada manusia untuk bertanya kepada beliau. Lalu datanglah seseorang dan 
berkata: "Aku tidak menyadari, ternyata saat aku mencukur rambut aku belum 
menyembelih." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sembelihlah, tidak apa- 
apa" Kemudian datang orang lain dan berkata: "Aku tidak menyadari, ternyata ketika 
berkurban aku belum melempar (jumrah) ". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"lemparlah dan tidak apa-apa". Dan tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya 
tentang sesuatu perkara sebelum dan sesudahnya kecuali beliau menjawab: "Lakukanlah 
dan tidak apa-apa". 


Bab: Menjawab fatwa dengan isyarat tangan atau anggukan kepala 


2 Susi رم واه دم‎ 22 A dri وله ع‎ Ss تويزو‎ aT AN ا‎ 
1 La 


JELAS IE AN) bon 3 رَمِيَ‎ “Áz RNE Ade 


82. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, Telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas: 
bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam ditanya seseorang tentang haji yang dilakukannya, 
orang itu bertanya: "Aku menyembelih hewan sebelum aku melempar jumrah". Beliau 
memberi isyarat dengan tangannya, yang maksudnya "tidak apa-apa"."Dan aku mencukur 
sebelum menyembelih". Beliau memberi isyarat dengan tangannya yang maksudnya "tidak 
apa-apa". 


FEE PE La JÉ سُفْيَانَعَنْسَلِ‎ Ngak GA ANISA NG SN SAS 


WII Ae Ia MSG sad AN yy 


254 


Jan 2 SS فح قَهَا‎ g hoa S A 


83. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari Salim berkata, aku mendengar Abu Hurairah 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ilmu akan diangkat dan akan 
tersebar kebodohan dan fitnah merajalela serta banyak timbul kekacauan". Ditanyakan 
kepada Beliau shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 
kekacauan?" Maka Rasul shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Begini". Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya lalu memiringkannya. Seakan yang 
dimaksudnya adalah pembunuhan. 


TANAH e aab AN وهي قال‎ SAS NG Jae ENG سی‎ pa SAS 
SBN EL SAS MEN ELANG NG Ga LA a 


3 
ا 


Ga < 2 En < 2 21 Ma 2 - 3 - 
HASSAN ga SELESAI ES LS بِرَ‎ GA 
DL دي‎ Aak, ر وول‎ 2R EE 2A EE 1 SA AA عله‎ ZA 7 
FE AAN يته إلا‎ JS bei ade Pal A Aa yaa a SAN 
A - PA 5 A A 


f NEI 3 a E A. Az? e D 
Aiie قريبلا‎ 23333 Pra Ak SAN 
SAAT 


WÉ I A KA AA? GANG GG Ns. 
وَالْمُوقئّلاأ رِي بِأَييِمَاقالتَأسماء‎ WG JA ING dak A ia 
Z Pd و ت $ يوي‎ Kas رو‎ Pa fr b Ia م‎ 

قول هوم yy‏ متاو MA‏ محمد تلان يقالت صَالِحًا 


2 


SINI ASN NG e AND AN NGANG قتا به و‎ ES 3) KAL 3 


ARAK NE AK Sam 


84. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, Telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib berkata, Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Fatimah dari Asma' 
berkata: Aku menemui Aisyah saat dia sedang shalat. Setelah itu aku tanyakan kepadanya: 
"Apa yang sedang dilakukan orang-orang?" Aisyah memberi isyarat ke langit. Ternyata 
orang-orang sedang melaksanakan shalat (gerhana matahari). Maka Aisyah berkata: "Maha 
suci Allah". Aku tanyakan lagi: "Satu tanda saja?" Lalu dia memberi isyarat dengan 
kepalanya, maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. Maka akupun ikut shalat namun 
timbul perasaan yang membingungkanku, hingga aku siram kepalaku dengan air. Dalam 
khutbahnya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memuji Allah dan mensucikan-Nya, lalu 
bersabda: "Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah 
melihatnya dari tempatku ini hingga surga dan neraka, lalu diwahyukan kepadaku: bahwa 
kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti -atau hampir berupa- fitnah -yang aku 
sendiri tidak tahu apa yang diucapkan Asma' diantaranya adalah fitnah Al Masihud dajjal-; 
"akan ditanyakan kepada seseorang (didalam kuburnya); "Apa yang kamu ketahui tentang 
laki-laki ini?" Adapun orang beriman atau orang yang yakin, -Asma' kurang pasti mana yang 
dimaksud diantara keduanya- akan menjawab: 'Dia adalah Muhammad Rasulullah telah 
datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti. 
Dia adalah Muhammad, ' diucapkannya tiga kali. Maka kepada orang itu dikatakan: 'Tidurlah 
dengan tenang, sungguh kami telah mengetahui bahwa kamu adalah orang yang yakin'. 
Adapun orang Munafiq atau orang yang ragu, -Asma' kurang pasti mana yang dimaksud 


MALAH 


diantara keduanya-, akan menjawab, "aku tidak tahu siapa dia, aku mendengar manusia 
membicarakan sesuatu maka akupun mengatakannya". 


Bab: Anjuran Nabi Shallallahu "alaihi wa salam kepada utusan 'Abdul Qais untuk 
menjaga iman 


aa MELISA Kn SA قال‎ REAL AE JA حداف‎ 


ZA 


وء ر 2 AS‏ 


sila PEERAA EE Par NGA) KAN فُدَعَبَدِ‎ Senu 
LOEO ÉJ قالو‎ AE EL Aa ANG aana 3 36 


GA KEB D AA seh AK وكهدا لمن‎ ang 


LA 
- 4 4 


TIANG 2 ص | سم‎ 2222 9 Wake Na Le ر ا ر و او‎ A | د دام سر‎ 
JANG JAS AAN AG AG ep ABE A5 aa 
| 


A 22 $‏ 
بامر نخير به 


A 


r 


ا KONANG iA as PN NGA JALAN‏ أَوَّمُْحَمَّدَارَسُو لاله 


BA 3 الدب‎ LA KA Le aan 0336 Plh sINAMUI 
كال الققطوةو خرو ور کم‎ ANJI SA a KAN A 


85. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah 
berkata aku pernah menjadi penerjemah antara Ibnu 'Abbas dan orang-orang, katanya; 
bahwasanya telah datang rombongan utusan Abdul Qais menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Utusan siapakah ini atau kaum 
manakah ini?" Utusan itu menjawab: "Rabi'ah". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: "Selamat datang kaum atau para utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal". 
Para utusan berkata: "Wahai Rasulullah kami datang dari perjalanan yang jauh sementara 
diantara kampung kami dan engkau ada kampung kaum kafir (suku) Mudlor, dan kami tidak 
sanggup untuk mendatangi engkau kecuali di bulan suci. Ajarkanlah kami dengan satu 
perintah yang jelas, yang dapat kami amalkan dan kami ajarkan kepada orang-orang di 
kampung kami dan dengan begitu kami dapat masuk surga." Lalu mereka bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang minuman. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan mereka dengan empat hal dan melarang dari empat hal, memerintahkan 
mereka untuk beriman kepada Allah satu-satunya, beliau berkata: "Tahukah kalian apa arti 
beriman kepada Allah satu-satunya?" Mereka menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih 
mengetahui." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan: "Persaksian tidak ada ilah yang 
berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan 
shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadlan dan kalian mengeluarkan seperlima 
dari harta rampasan perang". Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka dari 
empat perkara, yaitu dari meminum dari dari al hantam, ad Dubbaa' dan al Muzaffaat. 
Syu'bah menerangkan: terkadang beliau menyebutkan an nagir dan terkadang mugoyyir 
(bukan nagir). Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "jagalah semuanya dan 
beritahukanlah kepada orang-orang di kampung kalian". 


Bab: Bepergian untuk mencari jawaban tentang masalah yang terjadi 


ra بَنُسَعِيد بنا‎ AR SAE JG NS نرا‎ 2 SAN 6. 0 ÁE A و‎ EA 
& - 


AG o 23 إِهَابٍ‎ NANG 55 ikat AT E AS pii 
و‎ A Pa A و‎ P 2. Lo. MU 
YAN, TOTAL UI الى َرَو‎ KLS IS ES 

SPP NG ES ل‎ EA gata DEE 


A 


Ísis ngan ata BA NGGE, بالْمَدِيكة‎ la gak: NGANA 54) 
قفار كھ اعدو کک حت واو‎ 


86. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqotil Abu Al Hasan berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Umar bin 
Sa'id bin Abu Husain berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah dari 
'Ugbah bin Al Harits; bahwasanya dia menikahi seorang perempuan putri Ibnu Ihab bin 'Aziz. 
Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata: "Aku pernah menyusui 'Ugbah dan wanita 
yang dinikahinya itu". Maka 'Ugbah berkata kepada perempuan itu: "Aku tidak tahu kalau 
kamu pernah menyusuiku dan kamu tidak memberitahu aku." Maka 'Ugbah mengendarai 
kendaraannya menemui Rasul shallallahu "alaihi wasallam di Madinah dan menyampaikan 
masalahnya. Maka Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "harus bagaimana lagi, 
sedangkan dia sudah mengatakannya". Maka 'Ugbah menceraikannya dan menikah dengan 
wanita yang lain. 


Bab: Bergantian dalam mencari ilmu 


2 2% 16 - ور‎ Pa Kura ر‎ 
DE PMA بو ھپ‎ Pa بو‎ 5 Ide Ta الْيَمَانِأَخَب رنَاشْعَيّبٌ 4 شعي‎ SI 


14 


Ji ts قال‎ FEGE NEE و‎ NG ga Ga 
Je تال ولغار‎ SS الْمَدِينَدَوَ‎ naa nia As aa 
Jal) 5o شيو غير‎ na NS Aia SPBU z3 A 3G raba aka aé PUN 


PA KG Wa bus as PA Wg 
Is LE, SS Ga bkin San PASIEN 333 


(e 2 رود‎ (au 


<b PESA IA EA As) NG SE Ia saé MAS Á oá 
لاقت الها كبر‎ a 


87. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri. Menurut jalur yang lainnya: Abu Abdullah berkata: dan berkata Ibnu Wahb; 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari '"Ubaidullah bin Abdullah bin 
Abu Tsaur dari Abdullah bin 'Abbas dari Umar berkata: Aku dan tetanggaku dari Anshar 
berada di desa Banu Umayyah bin Zaid dia termasuk orang kepercayaan di Madinah, kami 


saling bergantian menimba ilmu dari Rasul shallallahu 'alaihi wasallam, sehari aku yang 
menemui Beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan hari lain dia yang menemui Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam, Jika giliranku tiba, aku menanyakan seputar wahyu yang turun 
hari itu dan perkara lainnya. Dan jika giliran tetanggaku tiba, ia pun melakukan hal yang 
sama. Ketika hari giliran tetanggaku tiba, dia datang kepadaku dengan mengetuk pintuku 
dengan sangat keras, seraya berkata: "Apakah dia ada disana?" Maka aku kaget dan keluar 
menemuinya. Dia berkata: "Telah terjadi persoalan yang gawat!". Umar berkata: "Aku pergi 
menemui Hafshah, dan ternyata dia sedang menangis, aku bertanya kepadanya: "Apakah 
Rasul shallallahu 'alaihi wasallam menceraikanmu?" Hafshah menjawab: "Aku tidak tahu". 
Maka aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sambil berdiri aku tanyakan: "Apakah 
engkau menceraikan istri-istri engkau?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak". 
Maka aku ucapkan: "Allah Maha Besar". 


Bab: Marah ketika memberi nasehat dan mengajar jika nelihat sesuatu yang dibenci 


A و‎ Fp A 0 2 وميه‎ 2 < 0 2 ZA ووم‎ Kí TS NO aa 
A 1 gg? 


111011111111112 sya 
PÉ ميرو نَم صل‎ a) UNA YE a pir ab Alie sa paka ah Éh 
SA a Sa فم‎ 356 22a? 


88. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Sufyan dari Ibnu Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Abu Al Mas'ud Al 
Anshari berkata, seorang sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup 
shalat yang dipimpin seseorang dengan bacaannya yang panjang." Maka aku belum pernah 
melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi peringatan dengan lebih marah dari yang 
disampaikannya hari itu seraya bersabda: "Wahai manusia, kalian membuat orang lari 
menjauh. Maka barangsiapa shalat mengimami orang-orang ringankanlah. Karena diantara 
mereka ada orang sakit, orang lemah dan orang yang punya keperluan". 


IN YA BAGA 3S EA sa بن"‎ NAE EE A ANA A 


Z 


LA 


aa a 
7? 2-2 - PAK ANA ا د شاه 2 ا‎ A 33 0 A 8 4 
lgs قَالَوعَاءَهَاوَ عِفَاصَهَامَ‎ SAS sA ANN Ja Gala ka PAPAN 


Ak Nag SEA Sek Ja ay 


AKA NA A EA Wa a 


ÉIN خيك أو‎ es aci 


89. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, Telah menceritakan 
kepada kami Abdul Malik bin 'Amru Al 'Agadi berkata, Telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal Al Madini dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid mantan budak Al 


Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya oleh 
seseorang tentang barang temuan, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Kenalilah tali pengikatnya, atau Beliau berkata: kantong dan tutupnya, kemudian umumkan 
selama satu tahun, setelah itu pergunakanlah. Jika datang pemiliknya maka berikanlah 
kepadanya". Orang itu bertanya: "Bagaimana dengan orang yang menemukan unta?" Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam marah hingga nampak merah mukanya, lalu berkata: "apa 
urusanmu dengan unta itu, sedang dia selalu membawa air di perutnya, bersepatu sehingga 
dapat hilir mudik mencari minum dan makan rerumputan, maka biarkanlah dia hingga 
pemiliknya datang mengambilnya". Orang itu bertanya lagi tentang menemukan kambing, 
maka Beliau menjawab: "Itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". 


6 و‎ PE 
TELAT AE ANN کدنا مدت العلا قال ع داد‎ 
3 


sada SEA ASUS pa ENI nn KLS SAE Dag 


A 
- 
وه سمي‎ 416 


Wi, Ss ai NGANG AA JAR بوك‎ 


- 
PA £ 
JG - | 
هه‎ 

Z 


فيو جهو قال يا رسو JEANS GANG‏ 


90. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' berkata, Telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang Beliau tidak suka, ketika 
terus ditanya, Beliau marah lalu berkata kepada orang-orang: "Bertanyalah kepadaku sesuka 
kalian". Maka seseorang bertanya: "Siapakah bapakku?" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Bapakmu adalah Hudzafah". Yang lain bertanya: "Siapakah bapakku wahai 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?: "Bapakmu Salim, sahaya Syaibah" Ketika Umar 
melihat apa yang ada pada wajah Beliau, dia berkata: "Wahai Rasulullah, kami bertaubat 
kepada Allah 'azza wajalla". 


Bab: Mencari berkah dengan bersimpuh kepada imam atau ahli hadits 


AAL اناف‎ SI ANIES PN ES 2 SA CS 


ر 


LA AL 


In aa NIS AAA Nie Eagle 
SERA PRA ربا‎ Lan Keng 


91. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar, lalu Abdullah bin Hudzafah menghadap 
kepadanya dan berkata: "Siapakah bapakku?" Nabi shallallahu "alaihi wasallam menjawab: 
"Bapakmu Hudzaafah". Ketika semakin banyak pertanyaan, Nabi bersabda: "Bertanyalah 
kalian kepadaku?" Maka Umar turun berlutut seraya berkata: "Kami ridla Allah sebagai Rabb 
kami, Islam sebagai agama kami dan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai Nabi 
Kami." Maka Abdullah bin Hudzafah terdiam. 


Bab: Mengulang hadits sampai tiga kali agar dapat difahami 


A 


SA ANE CÍ NGANA As E CSS‏ قال حَدَتَمَاثْمَامَهبنُعَبَدِاللَوِعَنْ 
نحن saa, AAA asai AN GA‏ 


92. Telah menceritakan kepada kami Abdah berkata, Telah menceritakan kepada kami 
Abdushshamad berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mutsanna 
berkata: Tsumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila memberi salam, 
diucapkannya tiga kali dan bila berbicara dengan satu kalimat diulangnya tiga kali. 


KAS SAS قال‎ LAM NS CSS JEANS LAN رَد‎ A SAS 
Ai ESA AN SEN Museum bot GANG si 


ر 


OT al BEI نهو‎ 


93. Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Abdullah Ash Shafar Telah menceritakan 
kepada kami Abdushshamad berkata, Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al 
Mutsanna berkata; Tsumamah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Anas dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila berbicara 
diulangnya tiga kali hingga dapat dipahami dan bila mendatangi kaum, Beliau memberi 
salam tiga kali. 


LA 
2r 


adi E atas ng 6 a pa سُو لالد دصل الل عله‎ 
SERA aá a NGE ANG paka A AAN 15 ويا‎ x5 9 


94. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, Telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyir dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin 'Amru berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami 
lakukan, hingga Beliau mendapatkan kami sementara waktu shalat sudah hampir habis, 
maka kami berwudlu' dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berseru dengan suara yang keras: "celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah 
akan masuk neraka." Diserukannya hingga dua atau tiga kali. 


Bab: Mengajarkan ilmu kepada hamba sahaya dan keluarganya 


i‏ كر امد ga tar Iga‏ اب“ GANG iA‏ ر SAE IBI SE SAMA i,‏ الشعبيٌ 
p 8 2‏ ع قد عو 4 


es A a sbat h بُو‎ i 


AA‏ ا ر 


ta 
م‎ -AAA 34 NGAWAN u GA oT سا اس‎ g í 


A 


z 


| a 1 Aa Ak و ار ر و‎ KS 2 2 NG 4 - 
42318 WA 7642 A Zz p 6 5 كان عضن - تاد رر‎ 10 Wake SIS مَوَالِيهوَرَ جل‎ 
We Seni AECE AE TEA AS 


95. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnu Salam, Telah menceritakan kepada 
kami Al Muharibi berkata, Telah menceritakan kepada kami Shalih bin Al Hayyan berkata, 
telah berkata 'Amir Asy Sya'bi: telah menceritakan kepadaku Abu Burdah dari bapaknya 
berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Ada tiga orang yang akan 
mendapat pahala dua kali: seseorang dari Ahlul Kitab yang beriman kepada Nabinya dan 
beriman kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan seorang hamba sahaya yang 
menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Dan seseorang yang memiliki hamba sahaya wanita 
lalu dia memperlakukannya dengan baik, mendidiknya dengan baik, dan mengajarkan 
kepadanya dengan sebaik-baik pengajaran, kemudian membebaskannya dan menikahinya, 
maka baginya dua pahala". Berkata 'Amir: "Aku berikan permasalahan ini kepadamu tanpa 
imbalan, dan sungguh telah ditempuh untuk memperolehnya dengan menuju Madinah". 


Bab: Pemimpin memberikan nasehat dan pengajaran kepada kaum wanita 


- 
A ور‎ 


ANET ibeta éo aa SES PE We oa 
aa satel ISI ASN EL AN AA Sala sale A 


23 IG < x A 


EGA Sb ii sa ANA 
SME ESA < AE Ja AN طرف تو به ال ابو عبد ان وال‎ G No 


esnie hodeia 


96. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, Telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Ayyub berkata; aku mendengar 'Atho' berkata; aku mendengar Ibnu 
'Abbas berkata: aku menyaksikan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -sedang menurut 
'Atho', dia berkata; aku menyaksikan Ibnu 'Abbas berkata; - bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar bersama Bilal, -dan dia mengira bahwa dia tidak mendengar, - maka Nabi 
memberi pelajaran kepada para wanita dan memerintahkan untuk bersedekah, maka 
seorang wanita memberikan anting dan cincin emasnya, dan Bilal memasukkannya ke saku 
bajunya. Berkata Abu Abdullah; dan Isma'il berkata; dari Ayyub dari 'Atho', dan dia berkata; 
dari Ibnu 'Abbas bahwa ia bersaksi terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


0 
E 
C~ 
< 
3 
N m ١ 
الها‎ 


Bab: Antusias untuk mencari hadits 


yak bêt Pear‏ 3 نِ أي عَمْ رو عَنْسَعِيدِ ga‏ سَعِيدٍ 
TA E% Kid‏ 33 قال فيل عاق سو Sa PORFIN A‏ ول 


A 


29 LA 


WA Pa esa AL Baz ر‎ PARAS Aa Lema 


A 


ANA VIBE A Mena an 
ad aó 


97. Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepadaku Sulaiman dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah, 
bahwa dia berkata: ditanyakan (kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai 
Rasulullah siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat?" 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Aku telah menduga wahai Abu Hurairah, 
bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini, karena aku lihat 
betapa perhatian dirimu terhadap hadits. Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku 
pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallah dengan ikhlas dari 
hatinya atau jiwanya". 


Bab: Cara dicabutnya ilmu 


2 


SE 159‏ 1م و KS. ag A‏ - 573 < 2 ھور Z ko‏ 575 25 مه 
AL‏ ل GEN SATU‏ 


2 


aka BMA HAN يفول‎ PAR PAS án feá ALASAN بن‎ 
| AAN na Aah ءِحَتَّى‎ AN pen ادوا ڪن تقيض‎ 


2 
د‎ aa 


Déh AB ES FAN LAN AS توا بعلم‎ 
EENET 


98. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash 
berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya 
Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah 
mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama 
maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka 
ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan". Berkata Al Firabri 
Telah menceritakan kepada kami 'Abbas berkata, Telah menceritakan kepada kami Qutaibah 
Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Hisyam seperti ini juga. 


Bab: Perlukan menetapkan hari tertentu untuk megajarkan ilmu kepada kaum 
wanita?. 


LETA Kofia ioi NGA Li Ke GIS IN SS 
Bala 3g جَالقَاجَمَل لايو‎ NALA a : IE Ja gi EE سعد‎ 


sya YAN AN SAN JSI عه و‎ Pas AAU كفك قو ده‎ 
BEM ALA ERA RAS AA se گان ها‎ SA 


IA d 


ed KE AN HR ANAA CA ON A 
a PAR Za LANA pi سَلَمَجَدَاَعَنْعَبَدِالوَ‎ eT 
Sio jas gG 


99. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaKu Ibnu Al Ashbahani berkata: aku mendengar 
Abu Shalih Dzakwan menceritakan dari Abu Sa'id Al Khudri; kaum wanita berkata kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "kaum lelaki telah mengalahkan kami untuk bertemu 
dengan engkau, maka berilah kami satu hari untuk bermajelis dengan diri tuan" Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berjanji kepada mereka satu untuk bertemu mereka, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memberi pelajaran dan memerintahkan kepada mereka, diantara 
yang disampaikannya adalah: "Tidak seorangpun dari kalian yang didahului oleh tiga orang 
dari anaknya kecuali akan menjadi tabir bagi dirinya dari neraka". Berkata seseorang: 
"bagaimana kalau dua orang?" Nabi shallallahu "alaihi wasallam menjawab: "Juga dua". Telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar berkata, Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdurrahman Al 
Ashbahani dari Dzakwan dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan 
dengan sanad seperti ini dari Abdurrahman Al Ashbahani berkata, aku mendengar Abu Hazm 
dari Abu Hurairah berkata: "Tiga orang yang belum baligh". 


Bab: Siapa yang mendengar sesuatu namun belum dipahaminya hendaklah dia 
kembali (mendengarkannya) sampai mengerti 


LA 4 


A NE GAK حَدَدَنِي ابي‎ jas A NE HE PA ا افد‎ 


ada m wa ANU NE kesah Ni 


A 


54 A 2575 ر‎ 


bos KA ÉN ينول‎ AJAH ELIA om pa NA 


E E NB ig‏ ل 


100. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Nafi' bin Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah 
bahwa Aisyah istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah mendengar sesuatu yang tidak 
dia mengerti kecuali menanyakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sampai dia 
mengerti, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Siapa yang dihisab berarti 
dia disiksa" Aisyah berkata: maka aku bertanya kepada Nabi: "Bukankah Allah Ta'ala 
berfirman: "Kelak dia akan dihisab dengan hisab yang ringan" Aisyah berkata: Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang dimaksud itu adalah pemaparan 
(amalan). Akan tetapi barangsiapa yang didebat hisabnya pasti celaka". 


Bab: Orang yang hadir hendaklah menyampaikan ilmu yang didengarnya kepada 
yang tidak hadir 


1 2 


gi يشر‎ BU A gana SIA SEE سف قال حكني‎ Fm بن بو‎ 5 SAN SAS 
Ke Pa PER) SA na MAJU SARA a FIPS m 
Nae Sen GEA a A83 ABU ahihi كۇم‎ siya ya AWAN 


1 4 


2 2 A و‎ 5 2 Ah 4 د 7 2 و‎ zz -i JEH 7 9 WA 
PW ې يۇ من بال‎ JAN جل‎ LA AA aa ASUS NA SS 


e 


وفك هاما ولا Pr Kagan‏ ا ددر حص لقال ر سول BERA‏ 


NP A aka JGN aé 3 PER Ng) o 


LA P LA 


WG Aa ALANG PAE a AN IBAN “aa PAN 7 
GA EN AN شر‎ 


101. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata,, telah menceritakan 
kepada saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya Sa'id dia adalah anaknya Abu 
Sa'id dari Abu Syuraih bahwa dia berkata kepada 'Amru bin Sa'id saat dia mengutus 
rombongan ke Makkah, "Wahai amir, izinkan aku menyampaikan satu persoalan yang 
pernah Nabi shallallahu "alaihi wasallam sampaikan dalam khutbahnya saat pembebasan 
Makkah. Kedua telingaku mendengar, hatiku merasakannya dan kedua mataku melihat, 
beliau memuji Allah dan mensucikan Allah seraya bersabda: "Sesungguhnya Makkah, Allah 
telah mensucikannya dan orang-orang (Musyrikin Makkah) tidak mensucikannya. Maka tidak 
halal bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menumpahkan darah di 
dalamnya, dan tidak boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Jika seseorang minta 
keringanan karena peperangan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam di dalamnya maka katakanlah 'sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan Rasul- 
Nya dan tidak mengizinkan kepada kalian." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkanku 
pada satu saat pada siang hari kemudian dikembalikan kesuciannya hari ini sebagaimana 
disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak 
hadir." Maka dikatakan kepada Abu Syuraij, "Apa yang dikatakan 'Amru?" Dia berkata, "Aku 
lebih mengetahui daripadamu wahai Abu Syuraij: "Beliau tidak akan melindungi orang yang 
bermaksiat, orang yang menumpahkan darah dan orang yang mencuri." 


ia GAN NG KU ENGGA JAS pa 


2 Z 


JE KA TN GA مو‎ Seth WI la ga ajaa 
PANEN داف‎ an HE EP AAA 


- A 3 Pe 


wati كَانَدلِكَالَاهَلْ‎ La sa ا‎ AE DI sis NASA yA 


102. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hammad dari Ayyub dari Muhammad dari Ibnu Abu Bakrah dari 
Abu Bakrah Nabi shallallahu "alaihi wasallam menyebutkan: "Sesungguhnya darah kalian, 
harta kalian, Muhammad berkata: menurutku beliau mengatakan, "dan kehormatan kalian 
adalah haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di bulan kalian ini. Hendaklah 
yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir." Dan Muhammad berkata, "Benarlah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti apa yang disabdakannya, 'Bukankah aku telah 
menyampaikannya? ' beliau ulangi hingga dua kali. 


Bab: Dosa orang yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam 


Eza’ 0 


AIB معت ربعي بن حراش‎ CA ني مَنَصُورٌ قال‎ A اشد قارا‎ JAE. BE cis 


my 


ZA 2 


Kea D TAP AI ANE AL 


103. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Al Ja'd berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Manshur berkata, aku mendengar Rib'i 
bin Jirasy berkata, aku mendengar 'Ali berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian berdusta terhadapku (atas namaku), karena barangsiapa berduasta 
terhadapku dia akan masuk neraka." 


< 00 


TER GEA NA ea ACA JÉ الَو‎ giese 


wd 2 


AN Ga YA SERAH NAS AI SANG | PAT 
JÊNG adain AJAH aga MEARS ڪن سين‎ SAI 


104. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Jami' bin Syaddad dari 'Amir bin 'Abdullah bin Az Zubair dari Bapaknya 
berkata, "Aku berkata kepada Az Zubair, "Aku belum pernah mendengar kamu 
membicarakan sesuatu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana orang-orang 
lain membicarakannya?" Az Zubair menjawab, "Aku tidak pernah berpisah dengan beliau, 
aku mendengar beliau mengatakan: "Barangsiapa berdusta terhadapku maka hendaklah ia 
persiapkan tempat duduknya di neraka." 


LABA‏ روا SN 5 SA an SAT AE‏ الوم ودر De E‏ و 
pa‏ مَعْمَر ga en IG‏ قال اش SNI AAA‏ 


- 
RAE 


SEN BA EGS ARA yA SE yah ALAS حَدیتًا کت‎ 


105. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits dari 'Abdul 'Aziz berkata, Anas berkata, "Beliau melarangku untuk banyak 
menceritakan hadits kepada kalian karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa sengaja berdusta terhadapku (atas namaku), maka hendaklah ia persiapkan 
tempat duduknya di neraka." 


DAN 


HE AEA NA AC 


کدنا AGS‏ اھ ے قال A‏ يدبأ EN‏ عن معت Aya NABA JAH‏ 


ا 


” 


JÊNG abah KAA seks Jidan Jasa ME 


106. Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berkata tentangku yang tidak pernah aku katakan, 
maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka." 


Gi Oa وريد ووه‎ 2 Z, أب م‎ Ga 9 Ga ENG NG يع‎ at 2 18, 
NE أبي صَالِع عَنآ ي هر‎ sa قَالحَدَتَا‎ ga pa AS 

A e PE Da a ANE 2 3 AY 2‏ سس 
CN 335, FE NAS SNG Nga 7 PENERE‏ ققد ر نيق الشَيَّطانَلا 
(es‏ فصو رت وَمَنَكُدَبَعََمُتَعَمَدَ JÊNG KUA SEA KAN Ba‏ 


107. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata, "Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah nama dengan namaku dan jangan dengan 
julukanku. Karena barangsiapa melihatku dalam mimpinya sungguh dia benar-benar telah 
melihatku, karena setan tidak sanggup menyerupai bentukku. Dan barangsiapa berdusta 
terhadapku, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya dalam neraka." 


Bab: Penulisan ilmu 


2A ui < 


KATAH IAEN aa ANG كيمع‎ 36 gi PAN Ip PAN Ea 35 NAGA KANA 


malas e Ka NIS Seda bgi og 


ر 23 


NIK 5 JAS Jek An RAK ARA‏ سر JANG‏ َكل تلم بکافر 


108. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Waki' dari Sufyan dari Mutharrif dari Asy Sya'bi dari Abu Juhaifah berkata, "Aku 
bertanya kepada 'Ali bin Abu Thalib, "Apakah kalian memiliki kitab?" ia menjawab, "Tidak, 
kecuali Kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang Muslim, atau apa yang 
ada pada lembaran ini." Aku katakan, "Apa yang ada dalam lembaran ini?" Dia menjawab, 
"Tebusan, membebaskan tawanan, dan jangan sampai seorang Muslim dibunuh demi 
membela seorang kafir." 


NE يهر‎ EA SEA گن قال‎ pda ARAH 
0 ر وس م ل‎ LS KU KAL» و‎ E 
Pagar Kes, PEREA njagi SIS قكلو‎ 


£ sebar Tan nan Lam a ANIS Si قر كب‎ 


aja ide Pi DAN JANI gan AE JIAN NANDA G3 YAA 


LA 


Aa OFAN‏ ا AH E‏ قاعم جار آل 
SELAI‏ هذه حرام KE Pas Ws LE, GA £ EF‏ 
A JAN JENG SNI SSB INN N 152 5‏ ومن لاھ 


BEKALAN See ISSI رسو‎ 
SEA ua PA KAI AN asa : SAYANG, بو‎ EF 


£ 
£ 


SENIN SSS, MEA NAS 
109. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Al Fadll bin Dukain berkata, telah 
menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa 
suku Khaza'ah telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits saat hari pembesan Makkah, 
sebagai balasan terbunuhnya seorang laki-laki dari mereka (suku Laits). Peristiwa itu lalu 
disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu naik kendaraannya dan 
berkhutbah: "Sesungguhnya Allah telah membebaskan Makkah dari pembunuhan, atau 
pasukan gajah." Abu Ubaidullah berkata, "Demikian Abu Nu'aim menyebutkannya, mereka 
ragu antara 'pembunuhan' dan 'gajah'. Sedangkan yang lian berkata, "Gajah. Lalu Allah 
memenangkan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan kaum Mukminin atas mereka. 
Beliau bersabda: "Ketahuilah tanah Makkah tidaklah halal bagi seorangpun baik sebelumku 
atau sesudahku, ketahuilah bahwa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku sesaat di 
suatu hari. Ketahuilah, dan pada saat ini ia telah menjadi haram, durinya tidak boleh 
dipotong, pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh diambil kecuali 
untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Maka barangsiapa dibunuh, dia akan mendapatkan 
satu dari dua kebaikan: meminta tebusan atau meminta balasan dari keluarga korban." Lalu 
datang seorang penduduk Yaman dan berkata, "Wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku?" 
beliau lalu bersabda: "Tuliskanlah untuk Abu fulan." Seorang laki-laki Quraisy lalu berkata, 
"Kecuali pohon Idzhir wahai Rasulullah, karena pohon itu kami gunakan di rumah kami dan 
di kuburan kami." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kecuali pohon Idzhir, 
kecuali pohon Idzhir." Lalu dikatakan kepada Abu Abdullah, "Apa yang dituliskan untuknya?" 
la menjawab, "Khutbah tadi." 


Waie tash KA Ra ANE رُكَالَحَدَدْمَاءَ عَمَو و‎ A KE AH Ag HE 


A 


- 
ع 2 


uÝ | حَدِينَاعَنْهُمِنِي‎ BU da sale Na ُمَامِنَأَصْحَابٍ‎ FEFE 
عأ يهر ير‎ nga Sas AI و لاا کش تاه‎ 2 KAL Bea 


110. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Wahhab bin Munabbih dari saudaranya berkata, aku mendengar Abu Hurairah 
berkata, "Tidaklah ada seorangpun dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih 
banyak haditsnya dibandingkan aku, kecuali 'Abdullah bin 'Amru. Sebab ia bisa menulis 
sedang saya tidak." Ma'mar juga meriwayatkan dari Hammam dari Abu Hurairah." 


FEE MSN GA Ih A WA ابن‎ a RR A حب د‎ EA era 


A 


57 


SAS وَجَعْهُكَالَ‎ PAM TEA صل‎ a NANG GG NG a aa 


WSLS EX Keja َا‎ la gala DIA Ae KN کڪم‎ 


ڪس AIGENE 5) AKEN‏ مو JA‏ ولي ك Ja‏ 
NI‏ ةما حال َر سول A‏ اميه وسم وب کا 


111. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahhab berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 
'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Ibnu 'Abbas berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bertambah parah sakitnya, beliau bersabda: "Berikan aku surat biar aku tuliskan sesuatu 
untuk kalian sehingga kalian tidak akan sesat setelahku." Umar berkata, "Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam semakin berat sakitnya dan di sisi kami ada Kitabullah, yang 
cukup buat kami. Kemudian orang-orang berselisih dan timbul suara gaduh, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergilah kalian menjauh dariku, tidak pantas terjadi 
perdebatan di hadapanku." Maka Ibnu 'Abbas keluar seraya berkata, "Ini adalah musibah, 
dan sungguh segala musibah tidak boleh terjadi di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Al Our'an." 


“ 
BI La 


Bab: Menyampaikan ilmu dan pelajaran di malam hari 


2 


PE EL EME MN حَدَكْتَاصَدَقَةأَخْمَحَاابَْعْيَيئهَعَنْمَعْمَرِ‎ 


ni 


1g 14 


NGGEN Ia 5 RATAN تائمل‎ an ganing ANGE sas 
ea وفيت‎ PAN SIN GAN ati ol Asa ا‎ 
AK ENG 


112. Telah menceritakan kepada kami Shadagah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
'Uyainah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Hind dari Ummu Salamah dan 'Amru. Dan dari Yahya 
bin Sa'id dari Az Zuhri dari Hind dari Ummu Salamah berkata, "Pada suatu malam Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam terbangun lalu bersabda: "Subhaanallah (Maha suci Allah), fitnah 
apakah yang diturunkan pada malam ini? Dan apa yang dibuka dari dua perbendaharaan 
(Ramawi dan Parsi)? Bangunlah wahai orang-orang yang ada di balik dinding (kamar-kamar), 
karena betapa banyak orang hidup menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia ini namun 
akan telanjang nanti di akhirat (tidak mendapatkan kebaikan)." 


Bab: Membicarakan ilmu sebelum tidur 
حال بن مسافر عبن شهاب‎ BKN ABE, SÉ AAS ARE. خد اد‎ 


> ALAN Te LMG Jadi jai Ga AAN EN 


AN 


LA 
- 


a ea 531 AN NGING abasa Se 

3 K 26. a Ko 
113. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada 
saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin Khalid bin Musafir 
dari Ibnu Syihab dari Salim dan Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah bahwa 'Abdullah 
bin 'Umar berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam shalat Isya' bersama kami di akhir 
hayatnya. Setelah selesai memberi salam beliau berdiri dan bersabda: "Tidakkah kalian 


perhatikan malam kalian ini?. Sesungguhnya pada setiap penghujung seratus tahun darinya 
tidak akan tersisa seorangpun dari muka bumi ini." 


EN NGGAE GAGÉ KE Send GANAS Naah a TS 
desa anas sas DAR MEN Je BEN An s 


A 5 


AE E | مال مذ‎ BA اعاترو سگم‎ SA 


ا 


é ió aa AS bar nda‏ مین قصل سر عات 

ana علي لخر‎ Abah bas pu صل‎ 
114. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hakam berkata, aku mendengar Sa'id 
bin Jubair dari Ibnu 'Abbas berkata, "Aku bermalam di rumah bibiku (Maimunah binti Al 
Harits), isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersamanya karena memang menjadi gilirannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat isya”, lalu beliau pulang ke rumahnya dan shalat empat rakaat, 
kemudian tidur dan bangun lagi untuk shalat." Ibnu Abbas berkata, "Beliau lalu tidur seperti 
anak kecil (sebentar-sebentar bangun) -atau kalimat yang semisal itu-, kemudian beliau 
bangun shalat. Kemudian aku bangun dan berdiri si sisi kirinya, beliau lalu menempatkan aku 
di kanannya. Setelah itu beliau shalat lima rakaat, kemudian shalat dua rakaat, kemudian 
tidur hingga aku mendengar dengkurannya, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan 
shalat subuh." 


Bab: Menghafal ilmu 


A 


Le a ل‎ Da A aa 
PA pa PA EN BSI Geo NA BISA sea Ig 7 
رهم‎ 97 


NAHAN AH) ANA ا‎ 20 Sugian 
s dáu اا و و‎ > 3 abs bahas petaka gal عليه‎ | MIA 


C 


7 


s 
A 


115. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin "Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya 
orang-orang mengatakan, "Abu Hurairah adalah yang paling banyak (menyampaikan hadits 
dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam), kalau bukan karena dua ayat dalam Kitabullah 
aku tidak akan menyampaikannya." Lalu dia membaca ayat: '(Sesungguhnya orang-orang 
yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa penjelasan dan petunjuk) ' 
Sang hingga akhir ayat.. (Allah Maha Penyayang) ' (Os. Al Baqarah: 159-160). Sesungguhnya 
saudara-saudara kita dari kalangan Muhajirin, mereka disibukkan dengan perdagangan di 
pasar-pasar, dan saudara-saudara kita dari kalangan Anshar, mereka disibukkan dengan 
pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka. sementara Abu Hurairah selalu menyertai 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dalam keadaan lapar, ia selalu hadir saat orang-orang 
tidak bosa hadir, dan ia dapat menghafal saat orang-orang tidak bisa menghafalnya." 


KN Jadi ANA MASA مُصَعَسٍ قَالَ‎ LA SN KAN 


2A ر‎ PJ 


BG, IIS Sena KEG Pe WA) 


يي 


NG GANG Haa AA KA AAN KG AA AN AA AA 72 


A 


si Á IÉ Nó AS 
116. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Bakr Abu Mush'ab berkata, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ibrahim bin Dinar dari Abu Dzi'b dari Sa'id Al 
Maqburi dari Abu Hurairah berkata "Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mendengar 
dari tuan banyak hadits namun aku lupa. Beliau lalu bersabda: "Hamparkanlah 
selendangmu." Maka aku menghamparkannya, beliau lalu (seolah) menciduk sesuatu 
dengan tangannya, lalu bersabda: "Ambillah." Aku pun mengambilnya, maka sejak itu aku 
tidak pernah lupa lagi." Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, 
telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dengan redaksi seperti ini, atau dia 
berkata, "Menuangkan ke dalam tangannya." 


-2 


4 PIES A Fo ا ةلز‎ De, S ای‎ A ر‎ ANG ر ر ور‎ 
حَفِظْتُمِنَ‎ IE REG MA عن سمي‎ ên أبي‎ a قال‎ Ine EN KS 


P 


aa 253 AES, HAR : LAN SI 3 


117. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku 
saudaraku dari Ibnu Abu Dzi'b dari Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah berkata, "Aku 
menyimpan ilmu (hadits) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada dua wadah. Yang 
satu aku sebarkan dan sampaikan, yang satu lagi sekiranya aku sampaikan maka akan 
terputuslah tenggorakan ini." 


Bab: Diam untuk mendengarkan ulama 


- 
GA 


A 


Ee pa Na ae kan É Laman 


5 A 


pas‏ ب ب رقاب به بعض 

118. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ali bin Mudrik dari Abu Zur'ah bin 'Amru dari 
Jarir, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya saat beliau diminta untuk 


memberi nasihat kepada orang-orang waktu haji wada' "Janganlah kalian kembali menjadi 
kafir, sehingga kalian saling membunuh satu sama lain." 


Bab: Anjuran untuk seorang alim, bila ditanya tentang siapakah yang lebih 
mengetahui, hendaklah mengembalikan ilmu kepada Allah 


KANA ate في سَعِيدُبّنُ‎ PANTE PE ANA AAA CEEA AEEA 


NGT موس‎ MUSI Jan AL بَنِي‎ a sas ga لبکا ي زعم ومو‎ SI لابّنِعَبَاسِ‎ 
PERASA Pena a WB KANA pan 


Mara ر‎ l% u27 


EEEE AE TE das ny 
لها نمل واف يکل‎ Feb ah ءاي بِمَجْمَع الْبَحَرَيْنِهْوَأَعْلَم مِنَكَكَالَيَارَبَوَ‎ bya AÉ 


2 


ARA Ke LAS ISA AE 5 Pa t LS و‎ 0 £ Pan daa 
مرا وكاو لمُوسى‎ AA JS ين‎ NGA A DAKAR a 


9 gr 


agar تِمَاعَدَا‎ NGA) ga sa NG fa ACE ak Area 25 AY 
Pu A Ki La ر ا‎ 4 7 
MEI ag gal NGING a gaga ba ga Pa SI هَدَائَصَيًا)‎ pa 


Pa و ا‎ Nan BG? 25 - 2 ت‎ PANG aa 
a n a ama تالحر تو‎ SE SANG SIA f 


KANG مس‎ E PAN ES (Latihan jt E 


SANG ALIS ANA 3 bla AN ga At o‏ بیان 
NG‏ هَل تر an ae‏ رمت 15 قال Sena‏ 
نعل MET AA JELAS ie EE A Ae a‏ 


4 


Wé pa a AEN Pa AB لَاأَعْصِي‎ NAWA 


A 


ر رھب Se‏ و و AG‏ 7 ا a‏ و engga 2, AP‏ وه 
Aah‏ كلمو أن ملو AS‏ الْحَضِرُ JAS‏ هما بغي parani 0) P‏ ر SEE‏ 
ga EA‏ ابر ai NING‏ يامو piegate s sale ALA‏ ال إلا 
A‏ دا اة ا Lai: FAIG AÍ‏ ال“ ة 4 JUAL‏ م م Fs‏ 

AA a‏ لوج ون الوا ع السريدة موسى قوم 
ر 5 Ana: SA << 2a W222‏ اة وچو 25 
حملونابغير عمدت إلى SAN dagan a‏ اهلها قال pegas JANG‏ 
AG NG‏ يتو لائر Alona‏ ي سرا WL ea rd NE‏ 


PA‏ 2 م ر Ta‏ ا 


UBS بِرَأْسِدِمِنَ أعَلاهْقَاقَتَلَمَرَأْسَهُبِيَدِهفَقَالَمُو مَى‎ AN aa يلقت‎ AE 
WEB AS an Sr ss NGA الام‎ (BASE 


KA يدان فض‎ Ae A إا تيا آَهْلَكَرَيَة اسَتَطْمَمََهْلَهَاكأبَوَاآَنَ‎ A5 
BE عَلَيهأَجْرَاقَالَهَدَافِرَاقَبَيَنِي‎ NS ا مَى إو‎ 


Un ALS Pg PAM ANG 


119. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami 'Amru berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Sa'id bin Jubair berkata, aku berkata kepada Ibnu 'Abbas, 
"Sesungguhnya Nauf Al Bakali menganggap bahwa Musa bukanlah Musa Bani Isra'il, tapi 
Musa yang lain." Ibnu Abbas lalu berkata, "Musuh Allah itu berdusta, sungguh Ubay bin Ka'b 
telah menceritakan kepada kami dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Musa Nabi Allah 
berdiri di hadapan Bani Isra'il memberikan khutbah, lalu dia ditanya: "Siapakah orang yang 
paling pandai?" Musa menjawab: "Aku." Maka Allah Ta'ala mencelanya karena dia tidak 
diberi pengetahuan tentang itu. Lalu Allah Ta'ala memahyukan kepadanya: "Ada seorang 
hamba di antara hamba-Ku yang tinggal di pertemuan antara dua lautan lebih pandai 
darimu." Lalu Musa berkata, "Wahai Rabb, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Maka 
dikatakan padanya: "Bawalah ikan dalam keranjang, bila nanti kamu kehilangan ikan itu, 
maka itulah petunjuknya." Lalu berangkatlah Musa bersama pelayannya yang bernama 
Yusya' bin Nun, dan keduanya membawa ikan dalam keranjang hingga keduanya sampai 
pada batu besar. Lalu keduanya meletakkan kepalanya di atas batu dan tidur. Kemudian 
keluarlah ikan itu dari keranjang (lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu) ' 
(Qs. Al Kahfi: 61). Kejadian ini mengherankan Musa dan muridnya, maka keduanya 
melanjutkan sisa malam dan hari perjalannannya. Hingga pada suatu pagi Musa berkata 
kepada pelayannya, '(Bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa lelah 
karena perjalanan kita ini) ' (Qs. Al Kahfi: 62). Musa tidak merasakan kelelahan kecuali 
setelah sampai pada tempat yang dituju sebagaimana diperintahkan. Maka muridnya 
berkata kepadanya: '(Tahukah kamu ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? 
Sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu. Dan tidaklah yang melupakan aku ini kecuali 
setan) ' (Qs. Al Kahfi: 63). Musa lalu berkata: '(Itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya 
kembali mengikuti jejak mereka semula) ' (Qs. Al Kahfi: 64). Ketika keduanya sampai di batu 
tersebut, didapatinya ada seorang laki-laki mengenakan pakaian yang lebar, Musa lantas 
memberi salam. Khidlir lalu berkata, "Bagaimana cara salam di tempatmu?" Musa 


menjawab, "Aku adalah Musa." Khidlir balik bertanya, "Musa Bani Isra'il?" Musa menjawab, 
"Benar." Musa kemudian berkata: '(Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan 
kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?) ' Khidlir 
menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama Aku) ' (Os. Al 
Kahfi: 66-67). Khidlir melanjutkan ucapannya, "Wahai Musa, aku memiliki ilmu dari ilmunya 
Allah yang Dia mangajarkan kepadaku yang kamu tidak tahu, dan kamu juga punya ilmu yang 
diajarkan-Nya yang aku juga tidak tahu." Musa berkata: '(Insya Allah kamu akan mendapati 
aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun) ' 
(As. Al Kahfi: 69). Maka keduanya berjalan kaki di tepi pantai sementara keduanya tidak 
memiliki perahu, lalu melintaslah sebuah perahu kapal. Mereka berbicara agar orang-orang 
yang ada di perahu itu mau membawa keduanya. Karena Khidlir telah dikenali maka mereka 
pun membawa keduanya dengan tanpa bayaran. Kemudian datang burung kecil hinggap di 
sisi perahu mematuk-matuk di air laut untuk minum dengan satu atau dua kali patukan. 
Khidlir lalu berkata, "Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu bila dibandingkan dengan ilmu Allah 
tidaklah seberapa kecuali seperti patukan burung ini di air lautan." Kemudian Khidlir sengaja 
mengambil papan perahu lalu merusaknya. Musa pun berkata, "Mereka telah membawa kita 
dengan tanpa bayaran, tapi kenapa kamu merusaknya untuk menenggelamkan 
penumpangnya?" Khidlir berkata: '(Bukankah aku telah berkata, "Sesungguhnya kamu sekali- 
kali tidak akan sabar bersama dengan aku) ' Musa menjawab: "(Janganlah kamu menghukum 
aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan 
dalam urusanku) ' (Os. Al Kahfi: 72-73). Kejadian pertama ini karena Musa terlupa. Kemudian 
keduanya pergi hingga bertemu dengan anak kecil yang sedang bermain dengan dua 
temannya. Khidlir lalu memegang kepala anak itu, mengangkat dan membantingnya hingga 
mati. Maka Musa pun bertanya: '(Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan 
karena dia membunuh orang lain?) ' (Os. Al Kahfi: 74). Khidlir menjawab: "(Bukankah sudah 
kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?) ' (Os. 
Al Kahfi: 75). Ibnu 'Uyainah berkata, "Ini adalah sebuah penegasan. '(Maka keduanya 
berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta 
dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. 
Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. 
Maka Khidlir menegakkan dinding itu) ' (Qs. Al Kahfi: 77). Rasulullah meneruskan ceritanya: 
"Khidlir melakukannya dengan tangannya sendiri. Lalu Musa berkata, 'Jikalau kamu mau, 
niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Khidlir menjawab, "Inilah saat perpisahan antara 
aku dan kamu) ' (Os. Al Kahfi: 77-78). Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Semoga 
Allah merahmati Musa. Kita sangat berharap sekiranya Musa bisa sabar sehingga akan 
banyak cerita yang bisa kita dengar tentang keduanya." 


Bab: Bertanya sambil berdiri kepada seorang alim yang sedang duduk 


KENA ی قال‎ PAN ي عَنْمَتَصورِ َنأ يو‎ PEN JELAS USS 
ANAK JAG حَدَنَا يُكَاتلعَصَبارَ‎ TIA Ja IL A Ias A1 


J Para Pan KENEN ANGGANG Aa Asa SHA AN 


120. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abu Musa berkata, "Seorang laki-laki datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang disebut 
dengan perang fi sabilillah (di jalan Allah)? Sebab di antara kami ada yang berperang karena 
marah dan ada yang karena semangat?" Beliau lalu mengangkat kepalanya ke arah orang 
yang bertanya, dan tidaklah beliau angkat kepalanya kecuali karena orang yang bertanya itu 
berdiri. Beliau lalu menjawab: "Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, 
maka dia perperang dijalan Allah 'azza wajalla." 


Bab: Bertanya dan memberi fatwa ketika sedang melempar jumrah 


Pm ANU يد‎ POM IA 
SEA 2 عي‎ » 27 AN AZ ZA g ? AS 
“0 سُولَاللّه‎ BABA NA La sai EES DIA عَمُروقالر‎ 


ISL ANG 23 PNG Da ANG IK Ja 

PA T WA ANG H A ےس رر‎ 242 LA A 
121. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abdul 'Aziz bin Abu Salamah dari Az Zuhri dari 'Isa bin Thalhah dari 'Abdullah bin 'Amru 
berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di sisi jumrah sedang ditanya. 
Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, aku menyembelih hewan sebelum aku 
melempar?" Beliau lalu bersabda: "Melemparlah sekarang, dan kau tidak dosa." Kemudian 
datang orang lain dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah mencukur rambut sebelum aku 
menyembelih?" Beliau menjawab: "Sembelihlah sekarang, tidak kau tidak berdosa." Dan 


tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu yang dikerjakan lebih dahulu atau sesuatu yang 
diakhirkan dalam mengerjakannya kecuali menjawab: "Lakukanlah dan tidak dosa." 


[4 
2 


ادر قال محر و Te e‏ 


Bab: Firman Allah Ta'ala : "Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedidkit..." 

MAIN AA KA PLN Ea DESA WG aki S 
AG 

rege Peg اڪ يو سام ڪر‎ Aa A 
A A رو‎ j A رو‎ 6 3 re GA Da 
f Aase Sa PE E it jasa على سي‎ 
Ar 2 AA GG رو رو‎ Pd 5 7 
ES IN ALL ISL a Jinah Bi D Pe 
Ga a JE NG aib ah era 
0 A 
sal SAINS 8 KAN aa اوت‎ 
122. Telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy Sulaiman bin Mihran 


dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah berkata, "Ketika aku berjalan bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam di sekitar pinggiran Kota Madinah, saat itu beliau membawa 


A 7 
IBI 


Bua 17. 


A; 


tongkat dari batang pohon kurma. Beliau lalu melewati sekumpulan orang Yahudi, maka 
sesama mereka saling berkata, "Tanyakanlah kepadanya tentang ruh!" Sebagian yang lain 
berkata, "Janganlah kalian bicara dengannya hingga ia akan mengatakan sesuatu yang kalian 
tidak menyukainya." Lalu sebagian yang lain berkata, "Sungguh, kami benar-benar akan 
bertanya kepadanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dari mereka seraya bertanya, "Wahai 
Abul Oasim, ruh itu apa?" Beliau diam. Maka aku pun bergumam, "Sesungguhnya beliau 
sedang menerima wahyu." Ketika orang itu berpaling, beliau pun membaca: '(Dan mereka 
bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: "Ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan 
tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit) ' (Os. Al Israa': 85). Al A'masy berkata, 
"Seperti inilah dalam qira’ ah kami." 


Bab: Meninggalkan sebagian ikhtiar karena khawatir sebagian manusia tidak 
memahaminya sehingga melakukan kesalahan yang lebih besar 


LEK MATI AA BEA NE JA ANE Pa SAS 


A A 
سَلَّمَ يا‎ sakel صل‎ LAN ل قال‎ HAH كيرا قَمَاحَدَكْنَكَفي اأكعْبَةِ‎ AI SA 
: si s 2 7 2 SA اي‎ pendang 


Di ea 


7 = Pd A 2 8 TA ر‎ 

SEBELAS SG As NGANG ag En لا قۇ مك‎ JAE 

” ANa )ناه‎ eat, A ata مداق‎ MUAT رك‎ 

ANN الئاس و باب يخر جو‎ Jas 

123. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Musa dari Isra'il dari Abu Ishaq dari Al 

Aswad berkata, Ibnu Az Zubair berkata kepadaku, " 'Aisyah banyak merahasiakan (hadits) 

kepadamu. Apa yang pernah dibicarakannya kepadamu tentang Ka'bah?" Aku berkata, 

"Aisyah berkata kepadaku, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai 

'Aisyah, kalau bukan karena kaummu masih dekat zaman mereka, Az Zubair menyebutkan, 

"Dengan kekufuran, maka Ka'bah akan aku rubah, lalu aku buat dua pintu untuk orang-orang 

masuk dan satu untuk mereka keluar." Di kemudian hari hal ini dilaksanakan oleh Ibnu 
Zubair." 


Bab: Mengkhususkan sebagian iilmu kepada sebagian orang karena khawatir yag 
lainnya tidak dapat memahami 


Z 
سو وو ر صما و‎ 


2 اور ر وو ر یہ ورو‎ a R رعو هي‎ A رارم‎ AG ور‎ EA 
شعن‎ gae NAE بِمَايَعُرفُونَأتَحِبُونَأنَ ي كدب الهو رَس ولخدا‎ GAN gas JENG 


A 
DANA P P <$ 0 - معو‎ > . 2 
$ w 2 2. 2 . Ka ` 2 PT 
WELE JÁN أبي‎ jaa 
PA 


124. Dan Ali berkata, "Berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman 
mereka, apakah kalian ingin jika Allah dan rasul-Nya didustakan?" Telah menceritakan 
kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Ma 'ruf bin Kharrabudz dari Abu Ath Thufail dari 'Ali 
seperti itu." 


MAS ANGGA WENG i مُهمَامكَالَ‎ BUSA اھ ے قال‎ Sa 
A بي عن ده لحد دس بن‎ SI 2 قبن إبر ادم لحد ذبن م‎ As 


Li d 


< g 


KAM eta AE AI? zy {242 4 - اموه‎ an CU 
ANG ga 55 NGING Je IA a الَمُعَلَيّهِوَسَلَّم‎ SA 


PA A P 


A EEE AE EAE OEA EK AKA TCA 
JAN Ap MENIT EN KENA SL a deya a A 


ita AS NGANG, AN a 


125. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Mu'adz bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Qatadah 
berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menunggang kendaraan sementara Mu'adz membonceng di belakangnya. Beliau 
lalu bersabda: "Wahai Mu'adz bin Jabal!" Mu'adz menjawab, "Wahai Rasulullah, aku penuhi 
panggilanmu." Beliau memanggil kembali: "Wahai Mu'adz!" Mu'adz menjawab, "Wahai 
Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Hal itu hingga terulang tiga kali, beliau lantas 
bersabda: "Tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain 
Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, tulus dari dalam hatinya, kecuali Allah akan 
mengharamkan baginya neraka." Mu'adz lalu bertanya, "Apakah boleh aku memberitahukan 
hal itu kepada orang, sehingga mereka bergembira dengannya?" Beliau menjawab: "Nanti 
mereka jadi malas (untuk beramal)." Mu'adz lalu menyampaikan hadits itu ketika dirinya 
akan meninggal karena takut dari dosa." 


IM 
A 24 


PLAN Las LA IG NGGE IA Et‏ ومالك قال ذ کر لي AAA‏ اله 


wg - 


ر و Pd‏ 


Un ai‏ اللا شر ك JE Sang‏ الْجَنَهَكالَ آلا ابر الاس قال لا ار 


GAN 
126. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir berkata, aku mendengar Bapakku berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, 
"Disebutkan kepadaku bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah bersabda kepada 
Mu'adz bin Jabal: "Barangsiapa berjumpa Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga." Mu'adz bertanya, "Bolehkan jika itu aku 
sampaikan kepada manusia?" Beliau menjawab: "Jangan, karena aku khawatir mereka akan 
jadi malas (untuk beramal)." 


Bab: Malu dalam (menuntut) ilmu 


LA wé 


oA 5 A A 5 1G A AI وس‎ 7 52 4 
MAS مُعَاوِيَدَقَالَحَدَنْمَاهِشَامْبنْعَرْوَةعَنّ أبِيهعَنَرَ‎ PIC NAL محمد‎ NE Kera 


Tag EA Pad He aa a A 
YUI, Bahau MEN sal ari Kei ata 
ADE 8) ala sa: 2 Sa تقال الب صل‎ 2 “as 18 | j و‎ E NE A 


2G 


أ 7 اسه 2 2S Ce Bag‏ عام 64 كم > دع AERA 27 Zə‏ 
sadaka‏ عم AKA‏ يَارَسُو ل اللّهأ SS‏ قال َعَم َرَت يمين ك Kis‏ 


127. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Abu Mu'awiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah 
dari Bapaknya dari Zainab puteri Ummu Salamah, dari Ummu Salamah ia berkata, "Ummu 
Sulaim datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam perkara yang hak. Apakah bagi wanita 
wajib mandi jika ia bermimpi?" Nabi shallallahu "alaihi wasallam menjawab: "Ya, jika dia 
melihat air." Ummu Salamah lalu menutupi wajahnya seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah seorang wanita itu bermimpi?" Beliau menjawab: "Ya. Celaka kamu. (jika tidak) 
Lantas dari mana datangnya kemiripan seorang anak itu?" 


BRG nan Kis la a pá e 
GA و دور‎ A و 2 رو‎ 


e Be Da KE Ag 


aitis A BEG 


ESA LE JEI Pa KE IS 
IS Pan Ss ana para at 


128. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya di antara pohon-pohon ada satu pohon yang tidak jatuh 
daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang Muslim. Ceritakan kepadaku pohon 
apakah itu?" Maka orang-orang menganggapnya sebagai pohon-pohon yang ada di lembah, 
sedangkan menurut perkiraanku bahwa itu adalah pohon kurma." "Abdullah berkata, "Tetapi 
aku malu (untuk mengungkapkannya). Lalu orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, 
beritahukan kami pohon apakah itu?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun 
menjawab: "Dia adalah pohon kurma." 'Abdullah berkata, "Kemudian aku ceritakan hal itu 
kepada bapakku, Maka bapakku berkata, "Aku lebih suka bila engkau ungkapkan saat itu dari 
pada aku memiliki begini dan begini." 


Bab: Orang yang malu bertanya lalu menyuruh orang lain untuk bertanya 


SAAREEN, EA Pare KENA SAN IA an SS 


OI AG AN 


asa صل‎ GN Ja sa NGA AGAN EA يټنا ي ال يقال‎ 
AA YEN KAEH 


129. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Daud dari Al A'masy dari Mundzir Ats Tsauri dari Muhammad Al Hanafiyah dari 
'Ali bin Abu Thalib berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madzi, 
lalu suruh Migdad bin Al Aswad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu ia pun menanyakannya kepada beliau, dan beliau menjawab: "Padanya ada 
kewajiban wudlu." 


Bab: Menyampaikan ilmu dan fatwa di dalam masjid 


o GS Ketauan Sg, ASEAN Yi WA 7 pa 


5 عند الو شمر ر لاام ف Ada AND ade Naga‏ 


47 


١ fas: 
Cc 
> 
o: 
E 
=. 


PA 
A 5 2 


0 E KA الْمَدِيئَةَمنَنِي‎ JI 


ga ا عَلَيَدِوَسَلَّمَكَالَ وقلا‎ e A 


Z 


22% 


aa yag Ata اله‎ JáJ Aiaia Dj js عْمَرَ‎ AS و‎ 


130. Telah menceritakan kepadaku Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Nafi' mantan budak 'Abdullah bin 
'Umar bin Al Khaththab, dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa ada seorang laki-laki datang berdiri 
di masjid lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, dari mana Tuan memerintahkan kami untuk 
bertalbiyah?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab: "Bagi penduduk 
Madinah bertalbiyah dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Al Juhfah, dan penduduk Najed 
dari Qarn." Ibnu Umar berkata, "Orang-orang mengklaim bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam akan mengatakan bahwa penduduk Yaman bertalbiyah dari Yalamlam." Sementara 
Ibnu Umar berkata, "Aku tidak yakin bahwa (yang terakhir) ini dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


Bab: Menjawab pertanyaan melebihi yang ditanyakan 


pegas gal PN SAN Peng BESI AN 


NA NT BA JAAN ga شمر نل ل‎ as 
BIS 5 NANA YÈN دو‎ SAN da IN SALAT Ina AR 


DL DL 


Setan SU AENA) AAR KAN In A 


131. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan dari Az Zuhri 
dari Salim dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki 
bertanya, "Apa yang harus dikenakan oleh orang yang melakukan ihram?" Beliau menjawab: 
"Ia tidak boleh memakai baju, Imamah (surban yang dililitkan pada kepala), celana panjang, 
mantel, atau pakaian yang diberi minyak wangi atau za'faran. Jika dia tidak mendapatkan 
sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu dengan memotongnya hingga di bawah mata 
kaki." 


Kitab: Wudlu 


Bab: Shalat tidak diterima tanpa wudlu' 


Sada Selia Sas ا‎ SAN Wagé KA NGA Pa بر‎ KANAN 
قال‎ Me ماحد ت حى‎ santa عله‎ 3g NGE ANAK AAN 
BEA EA PEOR AARNE 


132. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar 
dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan diterima shalat seseorang yang berhadats 
hingga dia berwudlu." Seorang laki-laki dari Hadlramaut berkata, "Apa yang dimaksud 
dengan hadats wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah menjawab, "Kentut baik dengan suara 
atau tidak." 


Bab: Keutamaan wudlu' dan cahaya di wajah karena wudlu' 


T يد‎ ÊNGG LANG ب بک قال‎ AAN 


4 


AI isaha gasi: Des 4 SIB Bam طهر‎ ki معأ يهر‎ 
Saida: FAN dtng شوق فمن اسکطا‎ TAH NASA iaaii EN 


133. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Khalid dari Sa'id bin Abu Hilal dari Nu'aim bin Al Mujmir berkata, "Aku 
mendaki masjid bersama Abu Hurairah, lalu dia berwudlu' dan berkata, "Aku mendengar 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada 
hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudlu, barangsiapa di antara kalian 
bisa memperpanjang cahayanya hendaklah ia lakukan." 


Bab: Keraguan apakah masih punya wudlu' 


A r 


ej Sa عَنْسَعِيدٍ‎ Se NYEN 
KES KANA YEM) (ee NE Naat, Gl فول تق‎ Gl astaga 
يَجَدَرِيحًا‎ KG PERAN PES AN Ja 


134. Telah menceritakan kepada kami 'Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan 
berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Tamim dari Pamannya, bahwa 
ada seseorang yang mengadukan keraguannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa seakan-akan ia mendapatkan sesuatu dalam shalatnya. Beliau lalu 


bersabda: "Janganlah kamu pindah atau pergi hingga kamu mendengar suara atau mencium 
baunya." 


Bab: Ringan (hemat) dalam berwewudiu' 


IAI MEA EL Kanye sa Pa TEA AAN ta 


IM 


PA nng SE TA KEKE Ana ni bet كقح‎ basa a 


o AE AN‏ عن کر a SEMEN EA‏ صلی ال 


= grr 
. 


Fika Sela yA صل‎ ANG JAN Gas a JAN yaaa sa 
Ne Pan B3 2 ESARTE AA 


FB SS NGANG japan بعلي‎ AS ea 
وَإِدََاسَايَقُولُونَإنَ‎ Panu Ji PLAN Ag SI AIA na AA 


TE 


z 3 رلا‎ 272 22 Syaa AAFS صا اک‎ AN A ر‎ 
يقو لر‎ MEI Se Ca, رسول ار‎ 


el 


e 


PEES 


135. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Kuraib dari Ibnu 'Abbas, 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidur sampai mendengkur kemudian bangun dan 
mengerjakan shalat. Atau ia mengatakan, "Nabi berbaring hingga mendengkur, kemudian 
beliau berdiri shalat. Kemudian Sufyan secara berturut-turut meriwayatkan hadits tersebut 
kepada kami, dari 'Amru dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas ia berkata, "Pada suatu malam aku 
pernah menginap di rumah bibiku, Maimunah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
melaksanakan shalat malam. Hingga pada suatu malam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bangun dan berwudlu dari bejana kecil dengan wudlu yang ringan, setelah itu berdiri dan 
shalat. Aku lalu ikut berwudlu' dari bejana yang beliau gunakan untuk wudlu', kemudian aku 
menghampiri beliau dan ikut shalat di sisi kirinya -Sufyan juga menyebutkan sebelah kiri-, 
beliau lalu menggeser aku ke sisi kanannya. Setelah itu beliau shalat sesuai yang 
dikehendakinya, kemudian beliau berbaring dan tidur hingga mendengkur. Kemudian 
seorang tukang adzan datang memberitahukan beliau bahwa waktu shalat telah tiba, beliau 
lalu pergi bersamanya dan shalat tanpa berwudlu lagi." Kami lalu katakan kepada Amru, 
"Orang-orang mengatakan bahwa mata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidur, namun 
tidak dengan hatinya." Amru lalu berkata, "Aku pernah mendengar Ubaid bin Umair berkata, 
"Mimpinya para Nabi adalah wahyu." Kemudian ia membaca: '(Sesungguhnya aku bermimpi 
bahwa aku akan menyembelihmu..) ' (Qs. Ash Shaaffat: 102). 


Bab: Menyempurnakan wudlu' 


۶ A 


SEE ME Kas Gp. Pi a عنمو‎ Mb EA nj NE SAS 


A 
-aih 


Ba SAE Pb Asal a yah MEI SAN Ag gagana 3 


6x1 


AI AAS - pandangan, ra Sei 


Ci A 
| 


Ka G 
a 


foida SA E se é kbo 595 
Mej 


136. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin 
'Uqbah dari Kuraib mantan budak Ibnu 'Abbas, dari Usamah bin Zaid bahwa ia 
mendengarnya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertolak meninggalkan 
'Arafah hingga setelah sampai di lembah (jalan di sisi gunung) beliau turun buang air kecil, 
kemudian beliau berwudlu namun dengan wudlu' yang ringan. Aku lalu bertanya, "Apakah 
akan shalat wahai Rasulullah? ' beliau menjawab: "Shalat masih ada di depanmu." Beliau lalu 
mengendarai tunggangannya hingga sampai di Muzdalifaah beliau turun dan wudlu' secara 
sempurna, kemudian iqamah dikumandangkan, dan beliau pun melaksanakan shalat 
Maghrib. Kemudian orang-orang menambatkan unta-unta mereka pada tempatnya, lalu 
iqamat isya” dikumandangkan, beliau lalu mengerjakan shalat isya' tanpa mengerjakan 
shalat yang lain di antara keduanya." 


Ag page EN 


Bab: Membasuh muka dengan kedua belah tangan dari satu cidukan 


IN NON Te ana 23 A PAKA AGRE AA Né د ا‎ EN 


ENI UP‏ رك 


ANA ES یئامک ن طا مار نئي عاس أو‎ £ gta 
Jas is ANA aa KAN مِنْمَاءِفَمَضَمَضَيبَاَ‎ 


AS AMI Ika BA LAMA daa EL 


و 
A -‏ 44 > سه 


E a Sapa‏ اماد رکا خری کت رر 
U gaga AE LA SENANG NASA a,‏ 


137. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahman berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Abu Salamah Al Khaza'i Manshur bin Salamah berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Ibnu Bilal -yaitu Sulaiman- dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin 
Yasar dari Ibnu 'Abbas, bahwa dia berwudlu', ia mencuci wajahnya, lalu mengambil air satu 
cidukan tangan dan menggunakannya untuk berkumur dan istintsaq, lalu ia kembali 
mengambil satu cidukan tangannya dan menjadikannya begini -menuangkan pada 
tangannya yang lain-, lalu dengan kedua tangannya ia membasuh wajahnya, lalu mengambil 
air satu cidukan dan membasuh tangan kanannya, lalu kembali mengambil air satu cidukan 
dan membasuh tangannya yang sebelah kiri. Kemudian mengusap kepala, lalu mengambil air 


Jo 


satu cidukan dan menyela-nyela kaki kanannya hingga membasuhnya, lalu mengambil air 
satu cidukan lagi dan membasuh kaki kirinya. Setelah itu ia berkata, "Seperti inilah aku lihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu." 


Bab: Membaca basmalah dalam segala kegiatan termasuk berhubungan dengan 
istri 


PEP اجن‎ ak نطو ر عر‎ Jp PES AS KE HE حد‎ 


SANA A TEA SG) AS SBN pAn AE ال‎ isi 
bias دم‎ Nan BUS ABS 


138. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Kuraib dari Ibnu "Abbas dan sampai 
kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian 
ingin mendatangi isterinya (untuk bersetubuh), maka hendaklah ia membaca: 'ALLAHUMMA 
JANNIBNASY SYAITHAANA WA JANNIBISY SYAITHAANA MAA RAZAOTANAA (Ya Allah, 
jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau rizkikan (anak) 
kepada kami) '. Jika dikaruniai anak dari hubungan keduanya maka setan tidak akan dapat 
mencelakakan anak itu." 


Bab: Bacaan do'a memasuki kamar kecil (WC) 


م م 


1b ATI 2‏ وار 
SS‏ 


NYENJA SNG a‏ قال الا 


DB NGE, g54 
a7? Ma 


SHA LAN Fee 


31 
2 و‎ 
£ A 
2 La SiG) 


384 GAB SR ENG AAA AN ERA ak5 


TA 
كن‎ 
ف‎ 
2 
pi 
5 
2 
« 
3 2 
4 
CA 
Gin 
اما‎ 
0 
un 
TA 
NG 
9 
s 
Q, 
8 
CA 
Ga 
امأ‎ 
3 
ke 
c 
A 
4 
Ya 


139. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abdul 'Aziz bin Shuhaib berkata, aku mendengar Anas berkata, "Jika Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam masuk ke dalam WC, maka beliau berdo'a: ALLAHUMMA INNI 
A'VUDZU BIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHBA`ITS (Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari 
setan laki-laki dan setan perempuan) '. Dan hadits ini dikuatkan oleh Ibnu 'Ar'arah dari 
Syu'bah, dan Ghundar berkata dari Syu'bah ia berkata, "Jika mendatangi WC." Dan Musa dari 
Hammad, "Jika masuk." Dan Sa'id bin Zaid berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul 
"Aziz, "Jika mau masuk." 


Bab: Menyiapkan air di tempat buang hajat. 


1G 


E AN E NG a ihs PAEA‏ أن كويد غرة 
PE Sen aan LA AE‏ 


9 asah 


140. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim telah menceritakan kepada kami Warga' 
dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu 'Abbas, bahwa pernah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk kedalam WC, lalu aku letakkan bejana berisi air. Beliau lantas bertanya: 
"Siapa yang meletakkan ini?" Aku lalu memberitahukannya, maka beliau pun bersabda: "Ya 
Allah pandaikanlah dia dalam agama." 


Bab: Tidak menghadap giblat ketika buang air besar atau kecil kecuali di dalam 
bangunan atau di balik dinding 


W 


PEE A den „sfn PE ا و‎ 7 LAS 2. KO Aga KS 
Na ea 


+8 اع 


r 


w ره و ا‎ ON ور‎ A 2 p E » 0 و٤7‎ 
GAN gajah JEANS SUG) صل ال كيه و سدم‎ NG NS 
D 


141. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsi 
dari Abu Ayyub Al Anshari berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika 
salah seorang dari kalian masuk ke dalam WC untuk buang hajat, maka janganlah 
menghadap ke arah kiblat membelakanginya. Hendaklah ia menghadap ke arah timurnya 
atau baratnya." 


Bab: Orang yang buang hajat besar di atas dua batu 


ر کے و ماس Za A AA‏ 2 ا ANA‏ 2 2 م و رومن و 223 و دهَاء ه 
ري و مو صر هو م 


Yi dage RE 3 busa as ASI D Aas P E 
SA Ae ماعل طهر‎ AAA 7 BEI paid < LEN gajah Las 2 


A‏ ر ۳ 21245 EE‏ عل TNS “LN BAN zon 2z den‏ 2ا دم 


A - 27 2 33 « wah í 2, Â يمكال م‎ 2475 NO S 
وَلايَرَتَفِمَعَنَ الأَرْضِيسّجَد‎ pan GAN اد ري واللهة قَالَمَالِكَيَعْنِي‎ KAK ك:‎ 153165 olah 
SKI 4 ور‎ 
وهو لاصقبالا رض‎ 
142. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Malik telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin 


Yahya bin Hibban dari pamannya Wasi' bin Hibban dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa ia 
berkata, "Orang-orang berkata, "Jika kamu menunaikan hajatmu maka janganlah 
menghadap kiblat atau menghadap ke arah Baitul Maqdis." "Abdullah bin "Umar lalu berkata, 
"Pada suatu hari aku pernah naik atap rumah milik kami, lalu aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam buang hajat menghadap Baitul Magdis di antara dua dinding. 
Lalu ada seseorang yang berkata, "Barangkali kamu termasuk dari orang-orang yang shalat 
dengan mendekatkan paha (ke tanah)?" Maka aku jawab, "Demi Allah, aku tidak tahu." 
Malik berkata, "Yaitu orang yang shalat namun tidak mengangkat (paha) dari tanah ketika 
sujud, yakni menempel tanah." 


Bab: Keluarnya wanita ke tempat buang hajat 


SART Ap kiai BONE, BAGAN 
IS Ane 5 Pedia FAN KAH TA 55 
A Pa 2 3 Z A LLA n 
Jaka kasa: PANG ata ag ANA 
h az sg IP > ZA بد وده و‎ 4? 
ALAS sis JENG GAM ا‎ JAN SA yak 


Ne 


Aas VAN NATA EE MJ PIN JÊNG gh sa NGA E ES ANGGA b 


4 


PA Ja ALA btn ARSA in EKA ASN Sis‏ و 


ra 


A 

NAN asia IG وا‎ : PN NIA 
143. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari 
'Aisyah, bahwa jika isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ingin buang hajat, mereka 
keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang dan 
terbuka. Umar pernah berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Hijabilah isteri- 
isteri Tuan." Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melakukannya. Lalu pada suatu 
malam waktu Isya’ Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, keluar 
(untuk buang hajat). Dan Saudah adalah seorang wanita yang berpostur tinggi. 'Umar lalu 
berseru kepadanya, "Sungguh kami telah mengenalmu wahai Saudah! ' Umar ucapkan 
demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian 
menurunkan ayat hijab." Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah telah mengizinkan kalian 
(isteri-isteri Nabi) keluar untuk menunaikan hajat kalian." Hisyam berkata, "Yakni buang air 
besar." 


Bab: Buang hajat besar di rumah 


2 Lag. 2 و وده و رور‎ f و قرم‎ A دو‎ SKI ANG SANA ود‎ Pi AA 
1 7 


Seakan bb KE كَل‎ NE بن حَبَّانَ‎ gl 
NG. KANAN piahia, PERENE اة‎ AN 


144. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada kami Anas bin 'Iyadl dari 'Ubaidullah dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari 
Wasi' bin Hibban dari 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku pernah naik di rumah Hafshah 
karena suatu urusanku. Maka aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam buang hajat 
membelakangi kiblat menghadap Syam." 


Gasa 


2 رماس 


SPA PI 53 SAS PN na saa حَدَتْنَاي‎ NG عقو بُ بن إِبر‎ SAS 
JAN 1 عو الل تمه‎ Ag 3 Iss 08 Bu Na 
IA EN JENANG a LEAN Jo NG ELIA 


145. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari 
Muhammad bin Yahya bin Hibban bahwa pamannya Wasi' bin Hibban mengabarkan 
kepadanya bahwa 'Abdullah bin 'Umar mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Pada suatu 
hari aku pernah berada di atas rumah milik kami, saat itu aku melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk (buang hajat) di atas dua batu bata menghadap Baitul Magdis." 


Bab: Istinja' (cebok) dengan air 


ES gas نأي‎ AA Penga SAS JSM aman jl GA 


HA Z 
TA و‎ 


CARE EM elsa AI daya? AANS dn سيعت اس‎ 


ا 


چ 2 2 
A |‏ 2 ا d‏ د 
َم 
إداوهمن EA as‏ به 
a‏ ب Pa‏ 


A 


146. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik berkata, telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Mu'adz dan namanya adalah 'Atha bin Abu 
Maimunah ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Jika Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar untuk buang hajat, maka aku dan seorang temanku membawakan bejana 
berisi air, yakni agar beliau bisa beristinja` dengannya." 


Bab: Membawakan air untuk orang yang bersuci 
ال‎ CI ES Pa ماهو‎ ESA NG an دكا‎ 
TR داو‎ Ye 36 Ci Sasa Sa : LN ye) as 


147. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Abu Mu'adz -yaitu 'Atha' bin Abu Maimunah- ia berkata, "Aku 
mendengar Anas berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk buang 
hajat, maka aku dan seorang temanku mengikutinya dengan membawa bejana berisi air." 


Bab: Membawa tongkat beserta air untuk beristinja' 


2 


ATA 62 Aas AA SA GAN A اة‎ A A 4 SISA 
Ki مو‎ Tt. ZA 1 4. ماد‎ 2 
ءفأ حمل آنا وَغْلاءٌإِدَاوَةمِنَمَاءٍ‎ A Aas ا‎ ees 


r 


A A 11م‎ 2 2 Seria KZ aga 
esa بِالْمَاءِتَابَعَهُ اترو‎ an 


148. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
'Atha' bin Abu Maimunah ia mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk ke dalam WC untuk buang hajat, lalu aku dan seorang temanku 
membawa bejana berisi air dan sebatang kayu (tongkat) untuk beliau gunakan beristinja'. 
Hadits ini kuatkan oleh An-Nadir dan Syadzan dari Syu'bah, "Al Anazah adalah tongkat yang 
ujungnya ada besi." 


Bab: Larangan beristinja' menggunakan tangan kanan 
BAE حَدَتمَامُعَادْبْنُقضصَالةَكَالَحَدَْتَاهِمَامٌهْوَالدَسْكَوَابِيٌ عَنْيَحَيَى ب نأي كير‎ 
Aga SESI کک‎ KE ل الله صل‎ IE Nai 
بِيَمِينه‎ AKI Dana يم د گر‎ EYE 


149. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam -yaitu Al Dastawa'l- dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Abdullah bin Abu 
Oatadah dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 
"Jika salah seorang dari kalian minum, maka janganlah ia bernafas dalam gelas. Dan jika 
masuk ke dalam WC janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dan 
jangan membersihkan dengan tangan kanannya." 


Bab: Tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing 


D ma Malaga ل ا‎ ERA EA 


PEE بیمینە ولا‎ AKSI BL Igis E N 
ENG EN 


150. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari "Abdullah bin Abu Qatadah dari 
Bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari 


kalian kencing maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan, jangan 
beristinja' dengan tangan kanan dan jangan bernafas dalam gelas saat minum." 


Bab: Beristinja' menggunakan batu 


ék iSi رو‎ AE daan AE AE SA ES YA KN SAS 
Miui ss ENG ngg کر‎ PAM Nate aa MANGGA 
Bode a مانن‎ n Wa akik N gas 


LA 


2 ب وغ 27 “a\ (A9 a‏ عن 
AA 20000109‏ 


151. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makki berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya bin Sa'id bin 'Amru Al Makki dari Kakeknya dari 
Abu Hurairah ia berkata, "Aku mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau keluar 
untuk buang hajat, dan beliau tidak menoleh (ke kanan atau ke kiri) hingga aku pun 
mendekatinya. Lalu Beliau bersabda: "Carikan untukku batu untuk aku gunakan beristinja' 
dan jangan bawakan tulang atau kotoran hewan." Lalu aku datang kepada beliau dengan 
membawa kerikil di ujung kainku, batu tersebut aku letakkan di sisinya, lalu aku berpaling 
darinya. Setelah selesai beliau gunakan batu-batu tersebut." 


i 


Bab: Larangan beristinja' menggunakan kotoran binatang 


BAN A Mita RSA قال‎ ga PN SAS 


A 


LA A Lai £ 


BEAST JANGGA ba Ia GA Jo BANI ás ÁN ME KAN 
HP RGS 3 SE ÉN د‎ NGE 


ARI SA كش وَكَالَإِبْرَ اهيبن يُوسُفَعَنأبيوِعَنَ أي‎ ARTIS A 


152. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Zuhair dari Abu Ishag berkata -Abu 'Ubaidah tidak menyebutkannya tetapi- 'Abdurrahman 
bin Aswad dari Bapaknya bahwa ia mendengar 'Abdullah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi ke WC, lalu beliau memerintahkan aku membawakan tiga buah batu. Aku 
hanya mendapatkan dua batu, lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak 
mendapatkannya hingga aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian 
semua itu aku bahwa ke hadapan Nabi. Namun beliau hanya mengambil dua batu dan 
membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut seraya bersabda: "Ini najis." Ibrahim 
bin Yusuf berkata dari Bapaknya dari Abu Ishag berkata, telah menceritakan kepadaku 
'Abdurrahman." 


Bab: Berwudlu' (membasuh anggota wudlu') satu kali satu kali 


2 


كد كا سبد كر تويكف كال كد SA MA Ca‏ َر يدي AN‏ عن TE MEA EA aé‏ 


KATA AAN ا‎ WG 
BIAS Aan Da Ne توضا‎ 


153. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Ibnu 'Abbas berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu' sekali sekali." 


Bab: Berwudlu' (membasuh anggota wudlu') dua kali dua kali 


AN Jaranan لمان‎ Mari ABANG EE PAGA De دای‎ 


= 


Pra tautan Angan aa agin gin asi‏ َه صا 
Telah menceritakan kepada kami Husain bin 'Isa berkata, telah menceritakan kepada‏ .154 
kami Yunus bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman‏ 


dari 'Abdullah bin Abu Bakar bin 'Amru bin Hazm dari 'Abbad bin Tamim dari 'Abdullah bin 
Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu dua kali dua kali." 


Bab: Berwudlu' (membasuh anggota wudlu”) tiga kali tiga kali 


LA 


BALE EA a اهيبن‎ Pee KP Nan prinasa 
EFi fef Meb LES LEE AW کر ید ا خاو ران مولعمان ا‎ 


Ía Sa sesi au saka NY يَمِينَهُف‎ JP Ya 
A9 َالَكَالَوَسْو‎ Po SL Aa jabaan TAPI لامر‎ aá TA 
Gaga PA ea S3 Na IA gb 350 


KH 


pa aa‏ عَنَإِبْرَ Bas‏ قال صالځ بن IG AA JS‏ | وه يُحَرَثْ عَنّ 


3G Tan aa g ا سر ر ر وسو > وو‎ a h Ra عر ر‎ A 57 
ea TS 5551Y قال‎ Tama 
2 2 2 A 
24 ر‎ 


4 A "3 

PARA eU إلا عفر‎ SMAN بصي‎ e َة للا کو ضار جل بحس نوصو‎ ala ya 
MAYA IK A KAG sa MA Ng CELL AAA - a 

Sen a D 


155. Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisy berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'd dari Syihab bahwa 'Atha' bin Yazid mengabarkan 
kepadanya bahwa Humran mantan budan 'Utsman mengabarkan kepadanya, bahwa ia telah 


0 


یا YEN í 2 gada‏ ا د 


ZA 


melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk diambilkan bejana (berisi air). Lalu dia menuangkan 
pada telapak tangannya tiga kali lalu membasuh keduanya, lalu ia memasukkan tangan 
kanannya ke dalam bejana lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, 
kemudian membasuh wajahnya tiga kali, kemudian membasuh kedua tangan hingga siku 
tiga kali, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali hingga 
kedua mata kaki. Setelah itu ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa berwudlu seperti wudluku ini, kemudian dia shalat dua rakaat dan tidak 
berbicara antara keduanya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." Dan dari Ibrahim 
berkata, Shalih bin Kaisan berkata, Ibnu Syihab berkata. Tetapi 'Urwah menceritakan dari 
Humran, "Ketika 'Utsman berwudlu, dia berkata, "Maukah aku sampaikan kepada kalian 
sebuah hadits yang kalau bukan karena ada satu ayat tentu aku tidak akan 
menyampaikannya? Aku pernah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang laki-laki berwudlu dengan membaguskan wudlunya kemudian 
mengerjakan shalat, kecuali akan diampuni (dosa) antara wudlunya dan shalatnya itu hingga 
selesai shalatnya." 'Urwah berkata, "Ayat yang dimaksud adalah: '(Sesungguhnya orang- 
orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan...) ' (Os. Al Baqarah: 159). 


Bab: al-Istintsar (mengeluarkan air yang dimasukkan kedalam hidung) dalam 
berwudlu' 


AA KA 


Pe 


NE, 3‏ صل lasa PN‏ كنكل ر وَمَنَ اسَتَجَمَرَ gaji‏ 35 


156. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Abu Idris bahwa dia mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa berwudlu hendaklah mengeluarkan 
(air dari hidung), dan barangsiapa beristinja' dengan batu hendaklah dengan bilangan ganjil." 


Bab: Bersuci menggunakan batu dengan jumlah ganjil 


Mei D MACKIE AÁ GS 


r 


WG 55558 ga a As IE SA Sea sae Ade 


“ 


LO 


mes Anik ba nii iagi ban big 


157. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berwudlu hendaklah 
dengan memasukkan air ke dalam hidung, barangsiapa beristinja' dengan batu hendaklah 
dengan bilangan ganjil. Dan jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah 
membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukkannya dalam bejana air wudlunya, 
sebab salah seorang dari kalian tidak tahu ke mana tangannya bermalam." 


Bab: Membasuk kedua kaki dan bukan mengusap kedua telapak kaki 


IG a aé eE Abi عو‎ PE PETAK س‎ ya SA 

م ےار اور د DARI E Ea KERA PG‏ د 
KAH‏ صَلَ MAA án‏ ا كماو قدا قد ار sês Wai raa) GA‏ ضا 
SERA NU dbe en 3‏ 


158. Telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Abu Bisyir dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin 'Amru berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah tertinggal dari kami dalam suatu perjalanan yang kami 
lakukan, beliau lalu dapat menyusul saat kami hampir kehabisan waktu shalat 'Ashar 
sehingga kami berwudlu dengan hanya mengusap kaki kami. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berseru dengan suara yang keras: "Tumit-tumit yang tidak terkena air wudlu akan 
masuk ke dalam neraka." Beliau ucapkan itu hingga tiga kali." 


Bab: al-Madlmadlah (berkumur-kumur) dalam berwudlu' 


ARAH‏ بو i Abe ANIES PE Saka JA EA‏ يدَعَنْحْمَرَانَمَوَلَعْثَْمَانَ 


La Z 


AN AO a Ba yen PES A AA AA 
° 2 E MPA > KAN 2 As < 21472 
rl Jasa a Aa 9 13 SEEN aaas o HI حل يَمِينَهْف‎ 

ga DIA GANG IS IE Pa مسح بر‎ NG 


159. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Atha' bin Yazid dari 
Humran mantan budak 'Utsman bin 'Affan, bahwa ia melihat 'Utsman bin 'Affan minta untuk 
diambilkan air wudlu. Ia lalu menuang bejana itu pada kedua tangannya, lalu ia basuh kedua 
tangannya tersebut hingga tiga kali. Kemudian ia memasukkan tangan kanannya ke dalam air 
wudlunya, kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. 
Kemudian membasuh mukanya tiga kali, membasuh kedua lengannya hingga siku tiga kali, 
mengusap kepalanya lalu membasuh setiap kakinya tiga kali. Setelah itu ia berkata, "Aku 
telah melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam berwudlu seperti wudluku ini, beliau lalu 
bersabda: "Barangsiapa berwudlu seperti wudluku ini, kemudian dia shalat dua rakaat dan 
tidak berbicara antara keduanya, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu." 


Bab: Membasuh tumit 


LA r 


Pa “G6 A A G - 


ر ر روه ANG Ta‏ يها AA‏ لكيه واي 3م AA 2 z A As 7 JA‏ 
Ag Se‏ س قال حَدتْمَا Jana‏ حَدَتْمَا Kasa‏ بز IG‏ سيعت هر 933 کان يمن 


Z ARA 


4 4 ra 4 < 
0 G A ¢ 


Ji IE ALL صل‎ ABIS الوصو‎ AN NG aali ىمن‎ UI 
JAN EM 


160. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad 
berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata saat dia lewat di hadapan kami, sementara 
saat itu orang-orang sedang berwudlu, "Sempurnakanlah wudlu kalian! Sesungguhnya Abul 
Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tumit-tumit yang tidak terkena air wudlu akan 
masuk neraka." 


Bab: Membasuh kaki yang menggunakan sandal bukan mengusap (sandal) nya 


0 SANA 2,2 و‎ Pa. An AK LA ےو )ت رو‎ 159, 


م“ 


SE صَحَابِك يَصِنَعَهَاقَالَوَ‎ igalis isi 


A 


و KP.‏ 57 ار رو و م دك BA‏ 


PTAK BAN MA ANG A‏ ا و ادو سل Ay‏ 241 4ل يه وى 
BEN gas IN ASIA SAINS A NAN‏ 


3 


AL. KA A3 َه‎ Pera ا‎ A pr 4 0 ل اما ور ر ص ر ت‎ NG 7 22 
Isi y Aa KE ENI 3 SEL EN JS SIS pE 538 PMR 
SN Aa AAN رسو ل اله صل‎ ALIM BAN PG 
- A Yan. 3 ا ر ا یور عع كر رقم ر ت‎ P عم‎ NG 
التي ليس فِيِبَاسَعَمَوَيَكَوَضَأ فب َأمَا أ حب أن‎ Aa la pak SA Je NG gan EP 6 
< 2 77 A 73 g 0 Gi, 7 wil 2 A Pa 2 
AURATA TA EN TA AU AA 2 :قا ا‎ MA IA - 
SA ana aa ag الصَفرَة فن رايت رسو‎ a 


A A 


5 


PA‏ و 

BAK ري يم > را‎ Yan اہ ہے‎ EN WA ا ےا ١ہ كس ل ےھ‎ na 

yan SGB‏ الوص الله Aga‏ تَنْبّعثْ بِهِرَاجلته 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan‏ .161 
kepada kami Malik dari Sa'id Al Magbari dari 'Ubaid bin Juraij bahwa dia berkata kepada‏ 
'Abdullah bin "Umar, "Wahai Abu 'Abdurrahman, aku melihat anda mengerjakan empat hal‏ 
yang tidak aku lihat seorangpun dari sahabatmu melakukannya!" 'Abdullah bin "Umar‏ 
berkata, "Apa sajakah itu wahai Ibnu Juraij?" Ibnu Juraij berkata, "Aku melihat anda tidak‏ 
menyentuh rukun-rukun (Ka'bah) kecuali rukun Yamani, aku melihat anda mengenakan‏ 
sandal terbuat dari kulit, aku melihat anda mengecat (rambut) dengan berwarna kuning, dan‏ 
saat manusia di Makkah melakukan talbiyah setelah melihat hilal aku melihat anda tidak‏ 
melakukannya kecuali pada hari tarwiyah?" "Abdullah bin 'Umar pun berkata, "Adapun‏ 
tentang rukun Ka'bah, sungguh aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu "alaihi‏ 
wasallam mengusapnya kecuali rukun Yamani. Sedangkan mengenai sandal dari kulit,‏ 
sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga mengenakan sandal kulit‏ 
yang tidak berbulu, dan berwudlu dengan tetap mengenakannya, dan aku suka bila tetap‏ 
mengenakannya. Adapun tentang warna kuning, sungguh aku melihat Rasulullah shallallahu‏ 


'alaihi wasallam mencelup dengan warna tersebut dan aku juga suka melakukannya. Dan 
tentang talbiyah, sungguh belum pernah aku melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bertalbiyah kecuali setelah kendaraannya melaju (menuju Mina)." 


Bab: Mendahulukan yang kanan dalam berwudiu' 


2 2 & 4 


A Z a Z Z Z 
AS 2 SEN to رص‎ 2 222 2 2 But MEN ANG 212 ME LIP ور‎ KG 


72 م وة‎ ANG rad 7442 2 MA رك ر‎ 2123% 3 3 
Kas so NP sa PA ag IA EA A 
162. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada mereka saat memandikan 

puterinya: "Hendaklah kalian mulai dari yang sebelah kanan dan anggota wudlunya." 


- 
- 
و ع هم ملم £ 


Pap‏ 2-2 م MA KAL MLAS‏ 2 . جل NS IIASA‏ هبيه A‏ ر و 
SAS‏ حفص AS USA JUGA‏ قال أخبري أشعث بن سل قال سيعت SEGI AA EN‏ 

- و a TA‏ اموس 4م رر وه aysa‏ وء AM A ap‏ بن ع WA‏ 

AS oliga رجدو طهو‎ GAM التَيمَنْ ف‎ da GA LA عَابِشَهُقَالتٌ کان الب صل‎ 
163. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Asy'ats bin Sulaim berkata, Aku 
mendengar Bapakku dari Masrug dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
suka memulai dari sebelah kanan saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci dan 
selainnya." 


Bab: Berwudlu' ketika datang waktu shalat 
Ga 2 KA PEAN 0 م و‎ 57 KEN ل يذ‎ PFN SA 200 
نأ ی طلْحَدَعَنَ أ مالك آنه‎ AN AKA عن إِسَحَاقَ ب‎ NGANG Kai 


A 17 A 2 4 و ر‎ ANNI 7 BAN D KANGA Map TA - i2 NS 
يجدوةُ‎ o IN الاس‎ ALI pane ES a يرسو ل اله صل‎ 5d 
<. PEN gh eaa a TA DA E 7 م رك اموس ٣و رر‎ Laa 
BEN aal gank LA ل الله صلى‎ Apa Ban AN سول اله صل‎ 36 
T 2? 2 عر م ىر‎ DL -4 رمه وي و‎ FR NG < ANGAS AB AA weg 
BA IA ge AN TEA a ya gê AU وَأَمَرَ‎ 
164. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ishag bin 'Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik berkata, 
"Ketika waktu shalat Ashar tiba, orang-orang mencari air wudlu namun tidak 
mendapatkannya. Lalu aku melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam diberi air wudlu, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian meletakkan tangannya di atas bejana 
tersebut seraya memerintahkan orang-orang untuk berwudlu darinya." Anas berkata, "Aku 
melihat air keluar dari jari-jari beliau hingga semua orang sampai yang terakhir dapat 


berwudlu." 


Bab: Berwudlu' dengan air yang digunakan untuk membasuh rambut 


An RN IE ga MAA YA eh bi AWE AN SIG Ine UML SAS 


Dis SIS AJA Jan منَقب لادی ںاو‎ Gea le SA 
Ula AN AI ES ata 


165. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Israil dari 'Ashim dari Ibnu Sirin berkata, "Aku berkata kepada Abidah, "Kami memiliki 
rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang kami dapat dari Anas, atau keluarga Anas.' Ia 
lalu berkata, "Sekiranya aku memiliki satu helai rambut Rasulullah, maka itu lebih aku sukai 
daripada dunia dan seisinya." 


WA 2 


Mey دا2‎ Ig Bea ba AA Denga D Aa NGE KAS A GAYA 


LA 


ر و pa‏ سے کے و ر ر کر GK‏ ر ور و ار د »عع هدر وعم > و 
AA Selasa SNG AP ANA SATU‏ طلح ةلمن كين مره 


166. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahim berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Sa'id bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abbad dari Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dari Anas, bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mencukur rambutnya, maka Abu Thalhah adalah orang yang pertama mengambil 
rambut beliau." 


A Gi Ga ML re A 2 Atu » 5 
Je ad 3518 gag bên PENGEN NE NGE حَدَّتْمَاعَبَذَالله َي يو‎ 
GA ak SAN ب لڪلب ف‎ A A 
167. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu Az Zinad dari 
Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika anjing menjilat bejana seorang dari kalian, maka hendaklah ia cuci hingga 
tujuh kali." 


Begin SEA يدال نيتار‎ PR NE MAA CABEAN YAA dtg raja AJ AA 


alas NG Asa ag AA 
SEA SKJ LENGAN Ka SN RI D A) 
jd KA po ANE MN SANA BSA REA ae 
Dab AN كوو‎ b ka aké AS 9 لله‎ GAY رمان رشو‎ am NG 3 


168. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami 'Abdush 
Shamad telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin "Abdullah bin Dinar aku 
mendengar Bapakku dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, 


bahwa ada seorang laki-laki melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan, lalu 
orang itu mengambil sepatunya dan mengisinya air untuk kemudian diminumkan kepada 
anjing tersebut hingga kenyang. Allah lalu berterima kasih kepadanya dan memasukkannya 
ke dalam surga." Ahmad bin Syabib berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 
Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Hamzah bin 'Abdullah dari 
Bapaknya, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada beberapa anjing 
yang kencing dan membuang kotoran di dalam masjid, namun para sahabat tidak 
menyiramnya dengan sesuatu." 


Sd عَنَعَدِيٍ بحا و‎ P PEN NEK KAB حَفْص بنع عُْمَرَ‎ PAN 
SENJA js SENAR La Ala sale Le LAN 


“ 


GAN LONG MATA Kaz 22 A 55 A 22 %7 

Bak rek LEN JENG IG ANUS کا اعا مه‎ Jas Ba ع‎ 
AS 

169. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Ibnu Abu As Safar dari Asy Sya'bi dari 'Adi bin Hatim berkata, "Aku 
bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu menjawab: "Jika kamu melepas 
anjing buruanmu yang telah terlatih lalu ia mendapatkan hasil buruan, maka makanlah hasil 
buruannya. Jika anjing itu memakannya maka kamu jangan memakannya, sebab ia 
menangkap untuk dirinya sendiri." Aku lalu bertanya lagi, "Aku melepas anjing buruanku, 


lalu aku mendapati anjinglain bersama dengan anjingku?" Beliau menjawab: "Jangan kamu 
makan, karena kamu membaca basmalah untuk anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain." 


Bab: Mereka yang berpendapat bahwa wudlu' tidak batal selain dari apa yang 
keluar dari dua jalan, melalui gubul (kemaluan) atau dubur 


7 15 


SAN Aat ES AA SA 3 NA SAS ا ي کاس قال‎ SA 


“ 


g 


V JUAN E ACNEE Les 
LK 4 3 0 ALL ور‎ Sa Manado D me 
AN SANGE MEI E ai 


170. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu Dzi'b telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Magburi dari Abu 
Hurairah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang hamba akan selalu 
dihitung shalat selama ia di masjid menunggu shalat dan tidak berhadats." Lalu ada seorang 
laki-laki non-Arab berkata, "Apa yang dimaksud dengan hadats wahai Abu Hurairah?" Abu 
Hurairah menjawab, "Suara." Yaitu kentut. 


rG 


IN مي عَنْعَيِِعَنْ‎ Ma ken A E PON LAMA NA ANA 


Gu IG pekan قى‎ F ور‎ NG asas 5 Tati 


A 


171. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan bin 'Uyainah dari Az Zuhri dari 'Abbad bin Tamim dari Pamannya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kamu pergi hingga engkau 
mendengar suara atau mencium bau." 


z 


kanan Kn EA Sa ana عمش‎ Mp3 ير‎ AAS Iyan بن سه‎ AKS PB 
A 


kas HASAN AS KAN KAN EA KAN 
22 A 5 رر ر‎ 
ENEAN a t e Maa سو‎ 53 TA) 


172. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Mundzir Abu Ya'la Ats Tsauri dari Muhammad bin Al 
Hanafiyah ia berkata, Ali berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan 
madzi, karena malu untuk bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku 
suruh Migdad bin Al Aswad untuk bertanya. Lalu ia pun bertanya, beliau kemudian 
menjawab: "Cukup baginya berwudlu." Syu'bah juga meriwayatkan dari Al A'masy." 


NANA Jua e SA CAN EN ANA EKA HA UEA Pa 
NYATA RTH I SAE TEBEL a شال‎ AE 


NG erat. 7 SAB ىتو رمو‎ en Kb PSAE 35 
NA مو‎ KPA es AAL Abg عَلِيَارَ‎ 
173. Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah bahwa 'Atha bin Yasar mengabarkan kepadanya, 
bahwa Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya 'Utsman bin 
'Affan radliallahu 'anhu, Aku bertanya, "Apa pendapatmu jika seorang laki-laki berhubungan 
badan dengan isterinya namun tidak keluar air mani?" "Utsman menjawab, "Hendaknya ia 
berwudlu seperti wudlunya untuk shalat, lalu membasuh kemaluannya." Utsman 
melanjutkan, "Aku mendengarnya dari Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam, aku 
menanyakan hal itu kepada 'Ali, Zubair, Thalhah, dan Ubay bin Ka'b? radliallahu 'anhum. 
Mereka semua menyuruh untuk melakukannya." 


PA م‎ - ko eror 4 NN DA BALI 9 2MA s\\ E 2 
سَعِيدٍ‎ EP عَنّذ كْوَانَ‎ LAN تا شی ضعب عن‎ TN GA WAH إِسَحَاقَقَالَ‎ Was 


A + هوم‎ 


Pa 4 2 او‎ 0 DNA س ت‎ 
Ca JL Asas (506 sa Td ا‎ dea aa KERA 
aa Aa 3 Papa Aria هورم‎ S 
أَعَجِلَتَأَوَ‎ eka pare: كم قال ولا‎ MELATI pare ko 
يحي ع‎ St Jas ل بُو عبد الهو لم‎ NG WA LAN AA د‎ NAS 


[en 


Rang A 
A ل‎ 2 


174. Telah menceritakan kepada kami Ishag berkata, telah mengabarkan kepada kami An 
Nadir berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Dzakwan Abu 
Shalih dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim 
seorang utusan kepada seorang laki-laki Anshar. Maka laki-laki Anshar itu pun datang 
sementara kepalanya basah. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Sepertinya 
kami telah membuat kamu tergesa-gesa?" Laki-laki Anshar itu menjawab, "Benar." 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Jika kamu dibuat tergesa-gesa atau 
tertahan (tidak mengeluarkan mani), maka cukup bagimu berwudlu." Hadits ini dikuatkan 
juga oleh Wahhab ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Abu "Abdullah 
berkata, riwayat Ghundar dan Yahya dari Syu'bah tidak menyebutkan 'wudlu'." 


Bab: Seserang mewudlu'kan temannya 


A cl? 


AKA OP 3 4 3‏ 
حدتنِي محمد بن قال أ AH‏ 5 ص 


4 ا‎ La - 4 G - ZA GG و‎ e - Papa 2 
000 (Aa POS AS sae ae رَسُولَاللَّهِ‎ NE So ابن عَبَّاسِعَنَأَسَامَهُ‎ 

0 سس ار ا‎ KE GA, 237: P S 0 A LOTE 2 ae 
قَقَالَالْمُصَل‎ HMI DA nn D Ag A HAN a EN 
gali 


175. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Yazid bin Harun dari Yahya dari Musa bin 'Uqbah dari Kuraib mantan budak 
Ibnu 'Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bertolak meninggalkan 'Arafah beliau menuju bukit dan menunaikan hajatnya." Usamah bin 
Zaid berkata, "Aku lalu menuangkan air untuknya hingga beliau pun berwudlu. aku lalu 
berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan shalat di sini?" Beliau menjawab: "Tempat 
shalat ada di depanmu." 


n 


EF 22 y < w 5 524 Pa رو‎ < 
lagais AN ع‎ 12001000 Tg spare Wu سن‎ 265 


gg 


aE‏ عليه 


وَهُوَْيَتوَصَأْكمَسَلَوَجْهَهُوَيَدَيَهِوَمَسَعَبِرَأسِوِوَمَسَعَعَلَ الْحُنَّنْ 


176. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin "Ali berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Sa'd bin Ibrahim bahwa Nafi' bin Jubair bin Muth'im mengabarkan kepadanya, 
bahwa dia mendengar 'Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah menceritakan dari Al Mughirah 
bin Syu'bah, bahwa dia pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu 
perjalanan. Beliau lalu pergi untuk buang hajat, sementara Al Mughirah menuangkan air 
untuk beliau hingga beliau pun berwudlu, membasuh muka, mengusap kepala dan sepasang 
sepatunya." 


Bab: Membaca al-Our'an setelah berhadats atau yang lainnya 


a AS K bkd a کر‎ An Jaa حَددتا‎ 
صْطْجَعَتُ في‎ NGANG nela APN SA جا‎ 5586 saa LI SGG AE 


Pd PAN 7 - A oii 4 d 
KENA AAU SS وَسَلَمَوَ‎ PAEA IA) a HA Gasa عر او‎ 


Pa D e َكب يقلأ‎ JANG کک‎ 


a NA Pd‏ ا 


az” A 


2 4 ور ,33 Ga‏ رو و وي KANA sa‏ به 4 KA YA‏ 
ل قاميصي قال ابن AR yi‏ 3 


2 r r 


00 a. eel NAN Ka GA = يدهأ‎ kb Aa Pa a 
a DA AERE ار حل‎ 2 SA 0 ALIH ر ر ره‎ 

2 NG Bh <a 

م لقع 


177. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib mantan budak Ibnu 'Abbas, bahwa 'Abdullah bin 
'Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa ia pada suatu malam pernah bermalam di rumah 
Maimunah, isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, dan bibinya dari pihak ibu. Katanya, "Aku 
berbaring di sisi bantal sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan isterinya berbaring 
pada bagian panjang (tengahnya). Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu tidur hingga 
pada tengah malam, atau kurang sedikit, atau lewat sedikit, beliau bangun dan duduk sambil 
mengusap sisa-sisa kantuk yang ada di wajahnya dengan tangan. Beliau kemudian membaca 
sepuluh ayat terakhir dari Surah Ali 'Imran. Kemudian berdiri menuju tempat wudlu, beliau 
lalu berwudlu dengan memperbagus wudlunya, lalu shalat." Ibnu 'Abbas berkata, "Maka 
akupun ikut dan melakukan sebagaimana yang beliau lakukan, aku lalu berdiri di 
sampingnya. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya di kepalaku seraya memegang 
telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian beliau shalat dua rakaat, 
kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian witir. Setelah 
itu beliau tidur berbaring hingga tukang adzan mendatanginya, beliau lalu berdiri dan shalat 
dua rakaat ringan, kemudian keluar untuk menunaikan shalat Subuh." 


Bab: Orang yang tidur tidak perlu berwudlu' lagi kecuali tidur yang berat (lama) 


5 


AGA P‏ ر TN‏ ی کو افوا و POE‏ وور و 
اباك ع اسيل Geng LA Di‏ 


رر 


sS aha nanak عاو‎ Ala GAME AA AS 


KA 44 AAL 


BASE eU Keria ANA An gah 35 Aa 


< LA 2 LA 


AA SANI Sai (EGA 


i 


TS ANGEL gal 


Ká AA نت‎ SL sega MIE PRE NA anak EN Ya 
SIN naa Jia) MANIS PER LAN وقد أو ي ٳ‎ EA حَتَى‎ 
BAGAN AN aja PNG JE BAL CAIR SAS PEG 
ANA SA: DAN 
NI ASMA JA ON KA NB ISA KN A صَالِحَاقَقَدَعَلِمَمَاِنَ‎ 
PAKK ÉNE SI 


178. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Hisyam bin 'Urwah dari isterinya Fatimah dari neneknya Asma’ binti Abu Bakar bahwa ia 
berkata, "Aku pernah menemui 'Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika terjadi 
gerhana matahari. Saat itu orang-orang sedang melaksanakan shalat dan saat itu iapun 
berdiri shalat. Setelah itu aku katakan kepadanya, "Apa yang dilakukan orang-orang?" Aisyah 
lalu memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit seraya berkata, "Maha suci Allah." Aku 
lalu berkata, "Satu tanda kekuasaan Allah." Lalu dia mengiyakan dengan memberi isyarat. 
Maka akupun ikut shalat sementara timbul perkara yang membingungkanku, hingga aku 
siram kepalaku dengan air. Selesai shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengucapkan puja dan puji kepada Allah, kemudian beliau bersabda: "Tidak ada sesuatu 
yang belum diperlihatkan kepadaku, kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini hingga 
surga dan neraka. Dan telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan terkena fitnah dalam 
gubur kalian seperti, atau hampir serupa dengan fitnah Dajjal yang aku sendiri tidak tahu 
fitnah apakah itu." Asma' berkata, "Setiap salah seorang dari kalian akan didatangkan (dalam 
sidang), lalu dikatakan kepadanya, 'Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki ini (Rasulullah)? ' 
Adapun orang beriman atau orang yang yakin -aku tidak tahu mana yang Asma' ucapkan-, 
lalu orang tersebut akan menjawab, 'Dia adalah Muhammad utusan Allah. Ia datang kepada 
kami membawa penjelasan dan petunjuk. Kami lalu menyambutnya, beriman dan mengikuti 
seruannya.' Maka kepada orang itu dikatakan, 'Tidurlah kamu dengan baik, sungguh kami 
telah mengetahui bahwa kamu adalah orang beriman." Adapun Munafik atau pelaku dosa 
besar -Aku tidak tahu mana yang diucapkan Asma'- akan menjawab, 'Aku tidak tahu siapa 
dia, aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka aku pun mengikuti ucapan 
tersebut'." 


Bab: Mengusap seluruh kepala 


LA LA 


KANYA EA JEN Ss b AGA EA PDA SAS 


dya NAN A ركني‎ Nb تختى‎ FA Pn 


ENG Aga NA Sain Sik Ber EN S3 SIS SL 3 


Z Re ل‎ a <A RIA ود‎ S 


3 نامل واو‎ a فين تشع‎ pad ln Kan Ya AA IE PENA Ja 


pn 


sip RASAKAN kas SAE a pawat Se ab بدا‎ 
179. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari Bapaknya bahwa ada seorang laki-laki 
berkata kepada 'Abdullah bin Zaid -dia adalah kakek 'Amru bin Yahya-, "Bisakah engkau 
perlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu?" 
'Abdullah bin Zaid lalu menjawab, "Tentu." Abdullah lalu minta diambilkan air wudlu, lalu ia 
menuangkan air pada kedua tangannya dan membasuhnya dua kali, lalu berkumur dan 
mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak kali, kemudian membasuh mukanya tiga kali, 
kemudian membasuh kedua tangan dua kali dua kali sampai ke siku, kemudian mengusap 
kepalanya dengan tangan, dimulai dari bagian depan dan menariknya hingga sampai pada 
bagian tengkuk, lalu menariknya kembali ke tempat semula. Setelah itu membasuh kedua 
kakinya." 


Bab: Mengusap kedua kaki hingga kedua mata kaki 


Gy حَدَّكُنَا‎ APA AKA 
0000 SAPI sayap KE ka pané aiei AN 


A N 


EENG Penang yje قل يدن تلاا‎ ANA Agam 
(Lawon PAE TAR WA ids aasi jetté pura هناد‎ EE Pot 


2 ر 


KAN Ie SA AN ماو‎ GA 


180. Telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami 
Wuhhaib dari 'Amru dari Bapaknya berkata, "Aku pernah menyaksikan 'Amru bin Abu Hasan 
bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid tentang wudlunya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu 
ia minta diambilkan satu gayung air, kemudian ia memperlihatkan kepada mereka cara 
wudlu Nabi shallallahu "alaihi wasallam. la menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya 
lalu mencucinya tiga kali, kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu 
berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya kembali dengan tiga 
kali cidukan, kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu membasuh mukanya 
tiga kali, kemudian membasuh kedua tangannya dua kali sampai ke siku. Kemudian 
memasukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan; mulai 
dari bagian depan ke belakang dan menariknya kembali sebanyak satu kali, lalu membasuh 
kedua kakinya hingga mata kaki." 


Bab: Menggunakan sisa air wudlu' orang lain 


AI, pang p أَبَاجْحَيْفَةَيَقُو‎ EA قال‎ LSN SS EKA KAN SN SAS 


و و 


ر او و PAN‏ 0000 ا ےر بب ٤رر AA ANG‏ 14 52 ...0 
صل الله ala pa:‏ با ها جر ةقان بوصو IA nu‏ وضو په 


we: N 


PESANAN NA 3 maa SK ر‎ Pin aa ANAA aa 
فِيهمكَالَ‎ saa SIN wa SEN Jo LAM AM 
eag JAS AA i 


181. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hakam berkata, aku pernah mendengar 
Abu Juhaifah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar mendatangi 
kami di waktu tengah hari yang panas. Beliau lalu diberi air wudlu hingga beliau pun 
berwudlu, orang-orang lalu mengambil sisa air wudlu beliau seraya mengusap- 
ngusapkannya. Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam shalat zhuhur dua rakaat dan 
'ashar dua rakaat sedang di depannya diletakkan tombak kecil." Abu Musa berkata, "Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam meminta bejana berisi air, beliau lalu membasuh kedua tangan 
dan mukanya di dalamnya, lalu menyentuh air untuk memberkahinya seraya berkata kepada 
keduanya (Abu Musa dan Bilal): "Minumlah darinya dan usapkanlah pada wajah dan leher 
kalian berdua." 


حد NEG as‏ ندال دا a‏ ي َنم الج akak‏ 


و دسم Z‏ 


PETN Ar AN SNI AAS بيع قال وهو‎ NASA KISS 
EU aa -A2 2 ب‎ REE Lar AS ?2 2 

LAMA BB) AAN A غاا ممن بر ھ‎ 

eh A gó Haa Kuan La‏ ر و 

t g IEO SiN E daaa ke 


182. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 
Shalih dari Ibnu Syihab berkata, Mahmud bin Ar Rabi' mengabarkan kepadaku, ia berkata, 
"Dialah orang yang diberkahi oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di wajahnya saat dia 
masih kecil dari sumur mereka." Dan 'Urwah menyebutkan dari Al Miswar, dan Selainnya - 
setiap dari keduanya saling membenarkan satu sama lain-, bahwa ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berwudlu, hampir saja mereka berkelahi memperebutkan bejana bekas 
wudlu beliau." 


0 UE 2 SAN LAM SE ANALISA 3. BIKE SS اب‎ 


SOS يَارَسُو‎ Nala sala Par AN aa AN يَرِيدَيَقُو‎ 


Seni Sana راسيو الي بالگ ا‎ Hana 
E - Le E e 
hesi Jak na a) 


183. Bab. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Yunus berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hatim bin Isma'il dari Al Ja'd berkata, aku mendengar As Sa'ib bin 
Yazid berkata, "Bibiku pergi bersamaku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu ia 


berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putra saudara perempuanku ini sedang sakit." 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengusap kepalaku dan memohonkan keberkahan 
untukku. Kemudian beliau berwudlu, maka aku pun minum dari sisa air wudlunya, kemudian 
aku berdiri di belakangnya hingga aku melihat ada tanda kenabian sebesar telur burung di 
pundaknya." 


Bab: Berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan air satu cidukan 


1 g 


حَدَكْمَامْسَدَدكَالَ NENG‏ عبد اله قال BEE an iyi SAS aaa‏ ريدأ 


A 


SUNERA 5446 ya SAN g عسل أو مَضْمَص‎ bagas Bes ya H1 


AA 


KA AA SS PRA الڪ‎ 


184. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Khalid bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari Bapaknya dari 
'Abdullah bin Zaid, bahwa ia menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya lalu 
mencucinya, atau berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung dari satu cedukan 
telapak tangannya. Dia lakukan ini tiga kali. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai 
ke siku dua kali dua kali. Kemudian mengusap kepalanya dengan tangan dan menariknya (ke 
belakang kepala) lalu mengembalikannya sekali, lalu membasuh kedua kakinya hingga ke 
mata kaki. Setelah itu ia berkata, "Begitulah wudlunya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


Bab: Mengusap kepala satu kali saja 


Sera A ال ځا اغ و‎ YA a ea 


AR S ya 2 pan ل‎ 21145 E 2 عه سو > اه 92 وو‎ P و‎ 
Ala, a a Bea 


27 - 
ato < 


LÉN KELANG GRES SRAI ss 


PA san ES Sh NGA peta saia SAS 


185. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Wuhhaib dari 'Amru bin Yahya dari Bapaknya berkata: Aku pernah menyaksikan 
'Amru bin Abu Hasan bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid tentang wudlunya Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Abdullah lalu minta diambilkan bejana berisi air, lalu ia memperlihatkan 
kepada mereka cara wudlu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu ia memulai dengan 
menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya lalu mencucinya tiga kali. Kemudian 
memasukkan tangannya ke dalam bejana, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke 


hidung dan mengeluarkannya kembali dengan tiga kali cidukan. Kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam bejana dan membasuh mukanya tiga kali, kemudian memasukkan 
tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua tangannya sampai ke siku dua kali dua 
kali. Kemudian ia memasukkan tangannya ke dalam bejana dan mengusap kepalanya dengan 
tangan, ia mulai dari bagian depan ke belakang lalu mengembalikannya lagi (ke arah depan), 
kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan membasuh kedua kakinya." Dan 
telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib 
berkata, "la mengusap kepalanya satu kali." 


Bab: Seorang suami yang berwudlu' bersama istrinya dan sisa air wudlu' wanita 


JEN Wa AE 3 BEE BEE LEE 


و 


Ukala a aké A EE A وَالِيْسَاءِ بو‎ 


A 


186. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa ia berkata, "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, laki-laki dan perempuan semuanya minta diajari 
berwudlu." 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam menuangkan sisa air wudlu'nya kepada orang 
yang pingsan 


4 


Je ANG AA saa La LIS SAN PANGERAN NS دكن اين دقل‎ 


KAH KA INA es Sent, 2613 S a bak KAN‏ کار سول 


ANT SANG a. An PARA‏ ايض 


187. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Muhammad bin Al Munkadir berkata, "Aku mendengar Jabir berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menjenguk saat aku sedang sakit yang 
mengakibatkan aku tidak sadar. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berwudlu dan 
menyiramkan sisa air wudlunya hingga aku pun sadar. Aku lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
untuk siapakah warisan itu? Sebab aku tidak mewariskan kalalah (tidak punya anak)? ' maka 
turunlah ayat tentang waris." 


Bab: Mandi dan wudlu' menggunakan air dalam bejana yang terbuat dari gelas, 
kayu atau batu. 


: ANGGANG حَصر‎ JA EKA قال‎ SE Ae ع منير‎ | SAN SA 
ad on pa adan) alasa Ma وكير سو‎ SR PAKAT Bun AN 


2 


d 3? PA 4‏ 5 1392 4 2454 وري 
nanala‏ أن bii‏ فيه BS NS SAN AL Sah‏ 
A‏ 


188. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir mendengar 'Abdullah bin Bakar 
berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas berkata, "Waktu shalat telah 
masuk, bagi orang-orang yang rumahnya dekat mereka pulang untuk wudlu, sementara yang 
lain masih di dalam masjid. Lalu diberikan sebuah bejana kecil yang terbuat dari kayu kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Namun bejana itu tidak cukup untuk dimasuki oleh 
telapak tangan beliau, hingga orang-orang pun berwudlu (dari jari tangan beliau) semua." 
Kami lalu bertanya, "Berapa jumlah kalian saat itu?" Anas menjawab, "Lebih dari delapan 
puluh orang." 


LA 


GN ANE Nobi BEA بو‎ MESIR JE NA 34 EA CANA 
ad (A Bada 9 GAN Ja Bela les gla sae 2 


189. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa, bahwa Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam minta diambilkan bejana berisi air, beliau lalu mencuci kedua 
tangan dan wajahnya dalam bejana tersebut dan mendoakan keberkahan." 


A - 
A 2% 1G 


A HA PE يونس قال‎ AS 


$ 4 P 2 7 


IE 56 i ihia BSA وا‎ E SANGE 


A 


Z 


54 > 7 56 Fe 0 Ng. NG. 27 NEC 
Pa AN م ا‎ E 


190. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul 'Aziz bin Abu Salamah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 
Yahya dari Bapaknya dari 'Abdullah bin Zaid berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
datang, lalu kami menyiapkan air dalam sebuah bejana yang terbuat dari tembaga. Beliau 
lalu berwudlu; membasuh muka tiga kali, lalu membasuh tangan dua kali dua kali, lalu 
mengusap kepalanya dimulai dari depan ke belakang dan menariknya kembali ke depan. 
Kemudian membasuh kedua kakinya." 


ai Ba. PAI? BAE AH ال هرقلا‎ ES AA SS 


Li ص‎ 


EA, EVEA GESER a a AN BIAN BSN 
TEA ور جل‎ AE IN been seng ka sal Ga LAN کر‎ 


2 مع‎ g 


Hat AE MIE الح‎ YA من الو‎ sak denda Kadi 


IM 


BERA PAGA ál Je NGA E نواه‎ AN FEE رضي‎ 
e ب لمحلا‎ Besa BEN اشْتَدَوَجَعْهُهَرِ يقو‎ GA 


24 TH Kaka a Asai 7 - AM کو‎ LG 
SE شير‎ bab FS Wale EA daa AA? Wa الل‎ 
ANGE jé LEAN 


191. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah ba kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah 
bin 'Utbah bahwa 'Aisyah berkata, "Tatkala sakit Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semakin 
berat, beliau minta izin kepada isteri-isterinya agar beliau dirawat di rumahku, lalu mereka 
pun mengizinkannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu keluar berjalan dengan dipapah 
oleh dua orang, 'Abbas dan seorang lagi." 'Ubaidullah berkata, "Aku lalu kabarkan hal itu 
kepada 'Abdullah bin "Abbas, lalu dia berkata, "Tahukah kamu, siapakah lelaki yang lain itu?" 
Aku jawab, "Tidak". Dia lantas berkata, "Orang itu adalah 'Ali bin Abu Thalib? radliallahu 
'anhu." "Aisyah menceritakan bahwa ketika Nabi shallallahu "alaihi wasallam sudah berada di 
rumahnya dan sakitnya makin berat, beliau mengatakan: "Siramkan air kepadaku dari tujuh 
geriba yang belun dilepas ikatannya, sehingga aku dapat memberi pesan kepada orang- 
orang." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam didudukkan untuk mandi dengan ember 
milik Hafshah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka kami segera menyiram beliau 
hingga beliau memberi isyarat sudah cukup. Setelah itu beliau keluar menemui orang- 
orang." 


Bab: Wudlu' dengan air dalam bejana kecil 
Kdi کی‎ ati لِكَالَ حَدَكْنِي عَمَرُو‎ Ga RA قال‎ aa NE S 
ا‎ DISS KAI AN Soil JG KAN „S عَمي‎ 


P 4ا يوضم‎ AK bag AG E y 635 
IEEE NAS SEGI JI Pkn رَو‎ a AN ALE 


2. Pa 2 


UK Jaga عَسَلَ‎ ya PE asa KA Aga) 
kasala sa a Ne NG 


192. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhallad berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Yahya dari 
Bapaknya berkata, " Pamanku berlebihan dalam berwudlu, lalu ia berkata kepada 'Abdullah 
bin Zaid, "Beritahu kami berdua bagaimana kamu melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
wudlu. "Abdullah bin Zaid minta bejana berisi air, lalu ia menuangkan ke telapak tangannya 
dan mencucinya tiga kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut, lalu 
berkumur dan mengeluarkan air dari dalam hidung sebanyak tiga kali dari satu cidukan 
tangan. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana menciduk air dan membasuh 
mukanya tiga kali. Kemudian membasuh tangannya sampai siku dua kali-dua kali. Kemudian 
mengambil air dengan tangannya dan mengusap kepalanya, ia tarik tangannya ke belakang 
kepala lalu dikembalikan ke depan. Kemudian membasuh kakinya. Setelah itu berkata, 
"Begitulah aku melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam berwudlu'." 


A “ex LAM 
5 ا‎ PZA Z 


AR Ta an Atasi a Fsg É 
EOCENE EEA AEA ANE 


193. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Hammad dari Tsabit dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam minta 
untuk diambilkan bejana berisi air kepada orang-orang, maka diberikanlah satu bejana besar 
dan beliau meletakkan tangannya ke dalam bejana tersebut." Anas berkata, 'Aku sengaja 
memperhatikan air yang keluar dari selah-selah jari beliau." Anas melanjutkan, "Aku 
menduga bahwa orang-orang yang berwudlu saat itu berjumlah antara tujuh puluh hingga 
delapan puluh orang." 


Bab: Wudlu' dengan air sebanyak satu mud 


A 


HA LANG EANET Si PASS 
MIE a 22 Ak hig NENG Juta كا‎ sijia ka 


194. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Mis'ar berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Jabar berkata, "Aku mendengar Anas 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membasuh, atau mandi dengan satu sha' hingga 
lima mud, dan berwudlu dengan satu mud." 


Bab: Mengusap khuff (sepatu yang menutupi mata kaki) 


AN حَدَكْنِي ا‎ EN LANA ae NS ya icsse 


Dea‏ عن عبد لون شمر عو شغ رټ وآ Ada‏ ملاعاي عليه 
CA‏ عل AN‏ اَعَد اله AE Ja AE‏ عَنََلِكَقَقَالَتَعَمْ AAA‏ 


CSI AAN NG AAS 3 3 موس‎ 2 J5 Bua PE Lee dak A Jas tapa 


AO, - 


4 a ا2‎ AA AA AA 


195. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh bin Al Faraj Al Mishri dari Ibnu Wahhab 
berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Al Harits telah menceritakan kepadaku Abu 
An Nadir dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari 'Abdullah bin 'Umar dari Sa'd bin Abu 
Wagash dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau mengusap sepasang 
sepatunya." "Abdullah bin 'Umar menanyakan hal ini kepada 'Umar ia lalu menjawab, "Ya. 
Jika Sa'd menceritakan kepadamu sebuah hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka 
janganlah kamu bertanya kepada selainnya." Musa bin 'Ugbah berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Abu An Nadir bahwa Abu Salamah menceritakan kepadanya, bahwa Sa'd 
menceritakan kepadanya, dan 'Umar menyebutkan kepada 'Abdullah seperti itu." 


م > 2 2 5 2-1 a? 2 lg 7 - 22 22 > 153 AA,‏ ري ”اه 2 
تامرو ن PAN‏ ی قال a NGE‏ لبر اجن تان بن 


و 


Aa sae Bag De واو‎ Manda 
ANGEN 7 و‎ sa a Sasa as Ss تيه المفيرة‎ as) 


196. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid Al Harrani berkata, telah 
menceritakan kepada kami Al Laits dari Yahya bin Sa'id dari Sa'd bin Ibrahim dari Nafi' bin 
Jubair dari 'Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah dari bapaknya, Al Mughirah bin Syu'bah dari 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, bahwa beliau keluar untuk buang hajat, lalu Al 
Mughirah mengikutinya dengan membawa bejana berisi air. Selesai buang hajat, Al 
Mughirah menuangkan air kepada beliau hingga beliau pun berwudlu dan mengusap 
sepasang sepatunya." 


5 


Fiw 2222 کے هدع‎ QA A Ita 
TEN Rang 
KN NANG aa NG SENIN 


197. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Ja'far bin 'Amru bin Umayyah Al Dlamri, bahwa 
Bapaknya mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengusap sepasang sepatunya." Hadits ini diperkuat oleh Harb bin Syaddad dan 
Aban dari Yahya. 


Rx ah ALA agé > ASN A ةا عَبَدَاسَمَكَالَاً‎ KENA KAA ANG 
AA haia عِمَامَتِهوَ‎ JÊG A sana 7 CENAN TERE Anto ke 

A Da 2272 2‏ عم و ?° 4- کے ع را رز 
akiai at ker‏ و dasah Nyo ANE IE‏ 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami‏ .198 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Al Auza'i dari Yahya dari Abu Salamah‏ 
dari Ja'far bin 'Amru bin Umayyah dari Bapaknya ia berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam mengusap sorban dan sepasang sepatunya." Hadits ini diperkuat oleh‏ 


Ma'mar dari Yahya dari Abu Salamah dari 'Amru berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 


Bab: Sesorang memasukkan kakinya ke dalam khuff dalam keadaan suci 


Jeg NG Naik PAR نعو‎ E AE LEN Sea يم قَالَحَدٌ‎ Ain 


Z 


GA 


ie a EN Lu gp A Ang 


A 


199. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Zakaria dari 'Amir dari 'Urwah bin Al Mughirah bin Syu'bah dari Bapaknya ia berkata, "Aku 
pernah bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, aku lalu merunduk 
untuk melepas kedua sepatunya, namun beliau bersabda: "Biarkan saja, karena aku 
mengenakannya dalam keadaan suci." Dan beliau hanya mengusap sepatunya. 


Bab: Tidak perlu berwudlu' lagi seseorang yang memakan daging domba atau 
tepung sawig 


دتتا عدا قلا DE BMA‏ تالم عَنعَطاءِ نيسار AE‏ 


tesis ped Nb Ida saé a 9 و ا‎ ANN Na عَبَّايِ‎ 
200. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari 'Abdullah bin 'Abbas, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam makan paha kambing kemudian shalat dan tidak 
berwudlu lagi." 


PA 
Fak) 
A 


KIRAAN AN E Jeg é AR KAH SESI حَدَتْنَايَحَيَى بن‎ 
SEA gesah iya SS saka PA SA s حر هاده‎ ATAP 
PA 


201. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Ja'far bin 
'Amru bin Umayyah bahwa Bapaknya mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memotong daging paha kambing, saat panggilan 
shalat tiba beliau langsung meletakkan pisaunya dan shalat tanpa berwudlu lagi." 


Bab: Orang yang cukup berkumur setelah makan sawig dan tidak perlu berwudilu' 


A 
La en ES 


EL | زول‎ PA EE - بن‎ agé Ben WAT and 4 
Pa a و دس‎ eno das ANAN Aa EC اوس‎ 


E y‏ مه 


e HN LS PANAH aah‏ يوتإڵا بالسو يمر بكتري اگ 
رول الو صل NAN MAPAN AS laka gak‏ 


202. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar mantan budak Bani Haritsah, 
bahwa Suwaid bin An Nu'man mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun pendudukan Khaibar, hingga ketika 
mereka sampai di Shahba', suatu wilayah di pinggiran Khaibar, beliau mengerjakan shalat 
Ashar. Lalu beliau minta diambilkan makanan dari perbekalan yang mereka bawa, namun 
tidak didapatkan kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum. Beliau kemudian 


memerintahkan untuk menghidangkannya, maka dicampurlah makanan tersebut dengan air 
hingga menjadi adonan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam makan dan kami pun ikut 
makan. Setelah itu beliau berdiri untuk shalat Maghrib, beliau lalu berkumur-kumur dan 
kami juga ikut berkumur-kumur, lalu beliau shalat tanpa berwudlu lagi." 


SES EN NENG قال خرن مرو‎ Ben AS KIR AS, 


2 82 - TL A Ke A 
LAPAN make laga AL ls Para قفو‎ 


203. Dan telah menceritakan kepada kami Ashbagh berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu Wahhab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Al Harits dari Bukair 
dari Kuraib dari Maimunah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah makan daging 
paha (kambing) di sisinya kemudian shalat tanpa berwudlu lagi." 


WG 


Bab: Apakah perlu berkumur-kumur setelah meminum susu? 


BE jae bê M3 Ea EN NS 33 AI Pas 


کن 


Ga AN INA AAN Ad 2 9 MTS pe KAA Aran PTN 
SAN مير کسان‎ MA 


204. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dan Outaibah keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Abdullah bin 
'Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu 'Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam minum 
susu kemudian berkumur-kumur, beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya susu mengandung 
lemak." Hadits ini dikuatkan oleh Yunus dan Shalih bin Kaisan dari Az Zuhri. 


Bab: Wudlu' karena ngantuk (saat shalat) 


كفنا قب دلق يوشت قال + D‏ عه شام ينعو AI Ie An NGÊS‏ 


EA AH GA PAN EA IA وَهُوَ‎ SAN داعس‎ 0 PANS 
Pa MAA YA TARUNA KERAY 32 


205. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat shalat 
hendaklah ia tidur hingga hilang kantuknya, karena bila shalat dalam keadaan mengantuk ia 
tidak menyadari, mungkin ia bermaksud beristighfar padahal bisa jadi ia mencaci dirinya." 


4 2x9 


Naa Ha 5‏ ال قرأ 


206. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma 'mar berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas dari 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mengantuk 
saat shalat, hendaklah tidur (dahulu) hingga ia mengetahui apa yang ia baca." 


Bab: Berwudlu' bukan karena berhadats 


Z 7 


ek 22 AS ANA‏ و ال کا اشا BMS MEN pes aé a‏ حو 
ERE ASN GILA SAS‏ سُفْيَانَكَالَ Me alé? iyi ak AS‏ مَالِشِكَالَ گان 


bh 
LA 


t se NA pa NG 5 KISS Naya JE el م‎ UYA WIL 
Sasa d 


207. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Amru bin 'Amir berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata. 
(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amru 
bin 'Amir berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berwudlu setiap kali akan shalat." Aku bertanya, "Bagaimana cara kalian melaksanakannya?" 
Anas bin Malik menjawab, "Setiap orang dari kami mencukupkan dengan sekali wudlu' 
selama tidak berhadats (batal)." 


ARAK ET SANA‏ 3 رلا کال حدئبي Aa AL‏ وهنا 
EA SL SA AL LEAN gang ENI JS‏ 


IM 


NI 2472 


ó peld USS aa sa ال صل ال‎ AAL 
ski PSA ALL صل‎ NGANG ي کا گلا سر‎ yA 


Sa 
208. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Busyair bin Yasar berkata, telah mengabarkan kepadaku Suwaid bin 
An Nu'man berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pada tahun penaklukan Khaibar, hingga ketika kami sampai di suatu tempat bernama 
Shahba', beliau mengimami kami shalat Ashar. Selesai shalat beliau minta disajikan 
makanan, namun tidak ada kecuali makanan yang terbuat dari kurma dan gandum, lalu kami 
makan dan minum. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beranjak untuk melaksanakan shalat 
Maghrib, beliau berkumur lalu memimpin kami melaksanakan shalat maghrib tanpa 
berwudlu lagi." 


Bab: Termasuk dosa besar bila kencing namun tidak menjaga kesucian dari 
percikannya. 


T e 3 yy kas 


Ka seya PEN 1 Ka A يُعَذْبَانْوَمَا‎ AL Sa Ar 


WA‏ ےو 


SI PA agin‏ کسر NE HE‏ کل ق مهما سره ال و 


EE IE US f SAE AJB 


209. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam melewati perkebunan penduduk Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar 
suara dua orang yang sedang di siksa dalam kumur mereka. Maka Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam pun berkata: "Keduanya sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan 
dosa besar." Lalu beliau menerangkan: "Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah 
kencing, sementara yang satunya lagi disiksa karena suka mengadu domba." Beliau 
kemudian minta diambilkan sebatang dahan kurma yang masih basah, beliau lalu membelah 
menjadi dua bagian, kemudian beliau menancapkan setiap bagian pada dua kuburan 
tersebut. Maka beliau pun ditanya, "Kenapa Tuan melakukan ini?" Beliau menjawab: 
"Mudah-mudahan siksanya diringankan selama dahan itu masih basah." 


Bab: Membersihkan kencing 


4 
r 


ر ر 2 2 ل ور AZ A‏ 5“ 

AE الاسم‎ BERANGAN WENG BU jin ANG 
اء‎ era Ll lala ag JL Jo a مالك قال‎ AN DEL pang yak aiz 
yha 


210. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepadaku Rauh bin Al Qasim 
berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atha bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik berkata, 
"Jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam buang hajat aku selalu mendatanginya dengan 
membawa bejana berisi air, sehingga beliau bisa bersuci dengannya." 


fobian TAKE MAS حازم قال‎ PISA SAS JG, EA PAS SAS 
Gi OS KAN AAN NGABA, KAN 
LF | 2 2 


aan Para Ar PN NIM PA AA ا حذهُماقکا نلا‎ 


A 


اھ ا 2 


KANE IAIN ل ال لم عت‎ LA NGÊS EK صقن فع ر ف‎ 
Apa FAN BEA LSG ش‎ Jaki NGGE NGÊS وَحَدَتنَاوَ‎ LANANG 


211. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, Muhammad 
bin Hazm berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Mujahid dari Thawus dari 
Ibnu 'Abbas berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lewat di dekat dua kuburan, lalu 
beliau bersabda: "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan 
karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang 
satunya suka mengadu domba." Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang 
masih basah, beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya 
pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, 
kenapa engkau melakukan ini?" beliau menjawab: "Semoga siksa keduanya diringankan 
selama batang pohon ini basah." Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah menceritakan 
kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, "Aku 
mendengar Mujahid menyebutkan seperti itu, "Tidak bersuci setelah kencing." 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam dan para shahabat membiarkan seorang 
Badui yang kencing di dalam masjid. 


+ وم‎ Pen ag p 5 AI AA AK GL ML 22 jely PEA 
KAPAN صل‎ ENG iE Gea b AH هماما‎ S قال‎ JNS حددد مُومَى‎ 


BASA كار‎ AN AA وسک رای‎ 


212. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammam telah mengabarkan kepada kami Ishag dari Anas bin Malik bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang 'Arab badui kencing di dalam masjid, beliau lalu 
bersabda: "Biarkanlah." Setelah orang itu selesai, beliau meminta air dan menyiram 
bekasnya." 


Bab: Menyiramkan air ke atas (sisa) air kencing di dalam masjid 


PE AE AE AN ASAS p 3S 
aka MENETE EENET AN patah 


ie jaan) iag ينوا‎ peta Fa É a a TN AP Ia 


213. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah 
bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah berkata, "Seorang 'Arab badui berdiri dan 
kencing di Masjid, lalu orang-orang ingin mengusirnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda kepada mereka: "Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencingnya 
dengan setimba air, atau dengan seember air, sesungguhnya kalian diutus untuk memberi 
kemudahan dan tidak diutus untuk membuat kesulitan." 


A 
BEN ENI Ea aat PSIS 
رص‎ Z Z 
A 
2 2? وس‎ ZA LT م‎ Ag ارم‎ > AN HAN Da “NA AAN Oh او و‎ 


A 


“1 
EAs rA 


0 4 ر 4 ر‎ Ael «A 2 - AS PR z 27 
Jeda Nak SG سير قال سيعت أنس‎ 


A LANA 7‏ 7 و 
او و A 03 PEATA EZA Tas AL‏ ل ١‏ ا A? Ae‏ ور| 22 <2{ 


214. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar 
Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang bab menyiramkan air pada 
bekas kencing. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, dan telah 
menceritakan kepada kami Sulaiman dari Yahya bin Sa'id berkata, "Aku mendengar Anas bin 
Malik berkata, "Seorang 'Arab badui datang lalu kencing di sudut Masjid, maka orang-orang 
pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka. Setelah 
orang itu selesai dari kencingnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam minta setimba air lalu 
menyiram pada bekasnya." 


Bab: Kencing bayi 


Gee 2 


EA‏ م 
AA‏ 


14م ووو و 2%- 


7 < 4 3 2- ôÎ 104 یراو‎ 
KIR Ep Ea EA ASA نيو شف قال‎ NE SE 
INA ARE NP | 2 omah TE AN Kg Kesan و‎ aah ی‎ Ea 
A Sea فبال عل ئۇ‎ aa a قالتٌأقّرَ سول اللدصل الله‎ 


215. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, ia 
berkata, "Pernah seorang bayi dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu bayi 
tersebut kencing hingga mengenai pakaiannya. Beliau lalu minta air dan mengusapinya 
dengan auir tersebut." 


A » G5 2 2% - - و‎ FFF SA 
ES ANA BEE بن يو سف قال أ خر امالك عن ان ش هاب‎ SAS 

ah A 4 3G رت‎ 4 P ع‎ Dn 5 bela iga 
AAA Ga pa AN bea) ARA لم يا كل‎ Are لها‎ LES 


g% 


ري gA‏ ر 2124 22 PM MA Ta 17 A 2 < (2N A‏ 
ر سول الله صل الله يه سلمف Jae ri‏ على نْوَّبِهفذَعَابِمَاءِفْتَضْحَدوٌَلمْ يَغْسِله 


216. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ummu 
Qais binti Mihshan, bahwa dia datang menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
dengan membawa anaknya yang masih kecil dan belum makan makanan. Rasulullah lalu 
mendudukkan anak kecil itu dalam pangkuannya sehingga ia kencing dan mengenai pakaian 
beliau. Beliau kemudian minta diambilkan air lalu memercikkannya dan tidak mencucinya." 


Z 


= 
- 2 aa 2e 
. 
Z On LP 


Bab: Kencing sambil berdiri atau duduk 


Pa 


ala saiel صَلَ‎ NABA JAN Gah ايل‎ Pa area age آدَمْكَالَحَدَكْنَاشْعْبَه‎ WAS 
15,8 بمَاءِ فد‎ Kito 63 قبا قاپاچ‎ áb 


217. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al 
A'masy dari Abu Wa'il dari Hudzaifah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi 
tempat pembuangan sampah suatu kaum, beliau lalu kencing sambil berdiri. Kemudian 
beliau meminta air, maka aku pun datang dengan membawa air, kemudian beliau 
berwudlu." 


Bab: Kencing di samping teman atau berlindung di balik dinding 


KE SAS‏ باي 8 pan A‏ عَنَا ي و JA‏ عَنْحُدَيْفَه side‏ أا 


و 


IS ماحد‎ NAS ba سْبَاطَدَقَوْم خَلْفَ‎ KA Pa eren NART 
Pei nai اسار‎ Yan 


218. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Hudzaifah berkata, "Aku berjalan-jalan 
bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau lalu mendatangi tempat pembuangan 
sampah suatu kaum di balik tembok dan kencing sambil berdiri sebagaimana kalian berdiri. 
Aku lalu menjauh dari beliau, namun beliau memberi isyarat kepadaku agar mendekat, maka 
aku pun mendekat dan berdiri di belakangnya hingga beliau selesai." 


Bab: Kencing di tempat pembuangan sampah umum 


SANA I Jag jêg ba ع ورو‎ KARNA EA وداه مدن‎ EAA 


AS Si 


KAMAR صَدُكَقَالَ‎ FA POSE إسَرَايِيلَ‎ PESIAR KN A3 
سْبَاطَدَكَوْمِقبَالَكَايِمًا‎ ka yura رَسُو لاه صَلَ الله‎ 


219. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Manshur dari Abu Wa'il ia berkata, "Abu Musa Al Asy'ari sangat 
berlebihan dalam urusan kencing, ia berkata, "Jika Bani Israil kencing lalu mengenai 
pakaiannya, maka mereka memotong pakaiannya." Maka Hudzaifah pun berkata, "Aku tidak 
setuju! Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di tempat 
pembuangan sampah." 


Bab: Mencuci darah 


1 


2 PETEA PE An 1 ر‎ ANG 1 ر‎ 5. Wa 
SLEMAN ZA, SA عن همام قال‎ ISA ANI 
ET WEEK BEA CAN TEE Ia LA IA GA 
رايت حد تَحِي ضفي الوب تصنع قال تحتە م‎ aa النْبِيَّ صل الله‎ A 

تقر arasi gelas‏ وَتَصَلٍ فيه 


220. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, telah menceritakan kepadaku 
Fatimah dari Asma' berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam dan bertanya "Bagaimana pendapat Tuan jika salah seorang dari kami darah 
haidnya mengenai pakaiannya. Apa yang harus dilakukannya?" Beliau menjawab: 
"Membersihkan darah yang menggenai pakaiannya dengan menggosoknya dengan jari, lalu 
memercikinya dengan air. Kemudian shalat dengan pakaian tersebut." 


00 


SIS‏ محمد هو EA PEN SE IKA PASS TEA‏ أَبِيهِعَنْعَابِسَدّقَالتَ 


Tea Laik ae 214 ANENG AG lah A A 
فلا‎ AAN gal ag ni ja Pe an جا‎ 


A LA 
283 HAK 


دالا قال رسو NG‏ صل NAN LAA‏ عرو يس SAN ai‏ 


A 


ÊNTING JANE ES A‏ بي لڪل صلا 
SPEEA‏ 


221. Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yakni Ibnu Salam- berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 
'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah berkata, "Fatimah binti Abu Hubaiys datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita 
yang keluar darah istihadlah (darah penyakit) hingga aku tidak suci. Apakah aku boleh 
meninggalkan shalat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab: "Jangan, sebab 
itu hanyalah semisal keringat dan bukan darah haid. Jika datang haidmu maka tinggalkan 
shalat, dan jika telah terhenti maka bersihkanlah sisa darahnya lalu shalat." Hisyam berkata, 
"Bapakku (Urwah) menyebutkan, "Berwudlulah kamu setiap akan shalat hingga waktu itu 
tiba." 


Bab: Mencuci air mani dan mengeriknya dan mencuci yang terkena sesuatu dari 
wanita 


KA 


sa o P E EE AN 
Sad Shea seel ب النَبِىَ صل‎ éi 2. SISA J3 


KAAR 
£ 
“ 


Pa 2 
Mera 


222. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah bin Al Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Maimun Al 
Jazari dari Sulaiman bin Yasar dari 'Aisyah ia berkata, "Aku mencuci kain Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sisa dari janabat, kemudian beliau keluar untuk shalat, sementara kainnya 
masih nampak basahnya." 


Sa 3033 <Á MA ey PA A NGA iS a 


7-4 


= Aan F اڇ‎ Ra a اا‎ o 


MEN 


yT لاوا‎ sd 


223. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yazid berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru -yaitu Ibnu Maimun- dari Sulaiman bin 
Yasar berkata, aku mendengar 'Aisyah berkata. (dalam jalur lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Maimun dari Sulaiman bin Yasar 
berkata, "Aku bertanya kepada 'Aisyah tentang mani yang mengenai pakaian. Ia lalu 
menjawab, "Aku pernah mencuci air mani dari pakaian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau lalu keluar untuk shalat sementara sisa cucian masih nampak pada pakaian beliau." 


Bab: Jika mandi janabah atau sejenisnya sedangkan bekasnya tidak hilang 


AE bo gaans s PACARE MESIN “ó ja) PEN سی‎ Pa SAS 
NGING PNG JASA 


AS anji AP AN rana Pura 


224. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Al Mingari berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru 
bin Maimun berkata, "Aku bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang pakaian yang 
terkena janabat (mani), ia menjawab, " 'Aisyah pernah berkata, "Aku pernah mencuci air 
mani dari pakaian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, kemudian beliau keluar untuk 
shalat dan sisa cucian masih nampak pada pakaian beliau." 


IM 


EA‏ وب رسو لالصلا 


MA AE dan doakan PAS زهي قال‎ SS JELAS 


mg 


Ga aia kak a Aaja AR Naa NAN [WA 25 Ak, 225 


225. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Maimun bin Mihran dari 
Sulaiman bin Yasar dari 'Aisyah, bahwa ia pernah mencuci air mani dari pakaian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian aku masih melihat bekas sisa cucian itu." 


Bab: Kencing unta, binatang ternak dan kambing serta kandangnya. 


27 UK م ل‎ ha Zanje و عام مك‎ 27A اده‎ 153 AK 224 | TA Prana 
رو‎ eh G3 21244 a 3 A WAS 1 2 1129 ڪور رو“‎ - 2 < 

DAA‏ کل او عر LAN AGAN ra‏ صل ka ALAN‏ بلقا ڃو EN‏ امن 
BE 72‏ ده A 5 Aca 008 21245 56 03 - Lupa On Gr AT‏ 
53 اا و ES gana LAS sal a GG‏ 3 اعي ga‏ صل AM PEAN gala pa e‏ 
D LN AL Es TK NGO e 3‏ و كدر Mp WANG Sea - SA Pet‏ 


nga EE 26‏ ويا 4 a NEE E‏ درك AN Aaa‏ اره” 
JAN Kana A‏ 6 قال أبوقلا به قھۇلاءسرقواوقتلواو SAN SAS‏ 


PN 


« A 
۶3 و ار ےر ر‎ 


Ag AN pala) 
226. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas bin Malik berkata, 
"Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan 
dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk 
mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju 
kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan 
untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan 
membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki 
mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. 
Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Oilabah mengatakan, "Mereka semua telah 
mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya." 


AG EET ANG MG KEN و ملع زعو 25 - 54 و ترا‎ LAN ا و ا ر کک‎ OL 
رب‎ Z Z A 
LA 
8 


$ PA 575 (222 Zoa pa WP {< 
. . 24 ٠ . s“ 


227. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu At Tayyah Yazid bin Humaid dari Anas 
berkata, "Sebelum masjid dibangun, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat di kandang 
kambing." 


Bab: Najis yang jatuh ke dalam minyak samin atau air 
Ge وام‎ f 22 23 sA ان ا‎ 24 Hi a sie A EATA -? RAW 
4 AEM .مه‎ KEN A ر 2124 ر‎ GN Dera وده‎ > 
Uas NI P3 سَلْمَ سَيلْعَْفَأرَوِسَقَطْتٌ‎ BAE اله صل‎ ga AS sasab yi 
A WI AA 2 
LA JS go pb 


228. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu 
Syihab Az Zuhri dari Ubaidullah bin 'Abdullah dari Ibnu 'Abbas dari Maimunah, bahwa 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke 
dalam lemak (minyak samin). Maka Beliau menjawab: "Buanglah bangkai tikus itu ada apa 
yang ada di sekitarnya, lalu makanlah lemak kalian." 


A 


BIKE AN NGE A Gaa SAS قال‎ ÉNE AT, SHALA 5 


A 


Selia P Sa an Ka 


PEN Arkan MBA ERA PAI Ae خاو ما عو‎ sad NG من‎ 


229. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ma'n berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah 
bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu 'Abbas dari Maimunah, bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak 
(minyak samin). Beliau lalu menjawab: "Buanglah bangkai tikus itu dan lemak yang ada di 
sekitarnya." Ma'n berkata, telah menceritakan kepada kami Malik -apa yang aku tidak bisa 
menghitungnya- ia berkata dari Ibnu "Abbas dari Maimunah." 


?ل 


DES BE همام بن مُتَبّهِعَنَ‎ Ian CAN TER EA EKA FA SIS 


Ta Ea 574 Z a IE ر ور و رر رر ےم وک و دو ر‎ 
NS AA 515 SEA Jasa ALAM AS قال کل‎ aa yaa AN aa 
الْمِسَكِ‎ ESA AN b PLS AA 2 5-5 


230. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin 
Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap 
luka yang didapatkan seorang Muslim di jalan Allah, maka pada hari kiamat keadaannya 
seperti saat luka tersebut terjadi. Warnanya warna darah dan harumnya sewangi misik." 


Bab: Kencing pada air yang tergenang 


Sing ANG AR De را‎ A كان ا کر‎ AKPA E 


SEN خرو‎ Nb js la saie: AA AE RA 


231. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zinad bahwa 'Abdurrahman 
bin Hurmuz Al A'raj menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Abu Hurairah 
mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Kita adalah orang yang datang 
terakhir dan akan menjadi yang pertama pada hari kiamat." 


do. A 


A وي‎ 2 1 A 2 PAG 2 r Ra As l 2 - 
فيه‎ In PS PANEN AMAN GAS قا للا يبو‎ a و‎ 


232. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya dari Abu Hurairah). 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian 
kencing pada air yang tidak mengalir, lalu mandi darinya." 


Bab: Apabila diletakkan kotoran ke atas punggung orang yang sedang shalat maka 
shalatnya tidak batal 


AN Ul pe SE GAES Kasi‏ ل 


PADE 


LAS A JOSS SA عَلَيَهوَسَلَم سَاجِدَّكَالَ حو‎ Ba 


“ 


- - 
وه AA‏ 0 و ورور :1 MERA‏ 


BEN yana عَمْرُو‎ PE NGE ڪَ نايعا ي‎ h ُو‎ PA ASI 
A 4 - - 


P Di المَيَتِوَأَبُو‎ RU گا‎ la aé صلا عل‎ AN ina yana 


2 
A 


قال عص هبعص يڪم يجي ٤بس‏ جڙو ر بني A EA SEA‏ 
LA‏ 
2G‏ !1 


ʻi 5 ino sab صَعَدُعَلَ‎ sa Sa سج الب صل الك‎ f Abasa a ASI 
KN KN AL seng CARA NAS 
Pasu pa 153 Yaaa kaa ale 

AA SAS‏ فلار LES ESA‏ کانوا 
رو Fiaa A‏ می Kab inn BDA S Ji LEAN‏ 
A HANG Sei KAN. an J saka 5‏ يَحْمَطْ sil BI‏ 
ی د ر با غا رول اه ر ا PA ATI Lead ATU‏ 


233. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Bapakku dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari 'Amru bin Maimun dari 'Abdullah berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang sujud, beliau mengucapkan. (dalam jalur lain 
disebutkan) Dan telah menceritakan kepadaku Ahmad bin 'Utsman berkata, telah 
menceritakan kepada kami Syuraih bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Yusuf dari Bapaknya dari Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amru 
bin Maimun bahwa 'Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepadanya, bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam shalat di dekat Ka'bah sementara Abu Jahal dan teman-temannya duduk di 
dekat beliau. Lalu sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, 'Siapa dari kalian 
yang dapat mendatangkan isi perut (jerohan) unta milik bani fulan, lalu ia letakkan di 
punggung Muhammad saat dia sujud? ' Maka berangkatlah orang yang paling celaka dari 
mereka, ia lalu datang kembali dengan membawa kotoran unta tersebut. Orang itu lantas 
menunggu dan memperhatikan, maka ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sujud kotoran 
itu ia letakkan di punggung beliau di antara kedua pundaknya. Sementara aku hanya bisa 
melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Duh, sekiranya aku bisa mencegah! ' Abdullah bin 
Mas'ud melanjutkan kisahnya, "Lalu mereka pun tertawa-tawa dan saling menyindir satu 


sama lain sedang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan sujud, beliau tidak 
mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah. Fatimah lalu membersihkan kotoran itu dari 
punggung beliau, setelah itu baru Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat 
kepalanya seraya berdo'a: "Ya Allah, aku serahkan (urusan) Quraisy kepada-Mu." Sebanyak 
tiga kali. Maka do'a tersebut membuat mereka ketakutan." 'Abdullah bin Mas'ud 
meneruskan, "Sebab mereka yakin bahwa do'a yang dipanjatkan tempat itu akan diterima. 
Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam menyebut satu persatu nama-nama mereka: "Ya 
Allah, aku serahkan (urusan) Abu Jahal kepada-Mu, 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, 
Al Walid bin 'Utbah, Umayyah bin Khalaf dan 'Ugbah bin Abu Mu'aith." Dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menyebut yang ke tujuh tapi aku lupa." 'Abdullah bin Mas'ud berkata, 
"Sungguh aku melihat orang-orang yang disebut Nabi shallallahu "alaihi wasallam tersebut, 
terbantai di pinggiran lembah Badar (dalam perang Badar)." 


Bab: Ludah, ingus dan yang sejenisnya bila mengenai pakaian 


KA صل‎ LAN GIE ea جه‎ ATA Dn كر نكا‎ (UAP Tegangan ear بذكا‎ 


z 


- 
A “5, و‎ 


nan AA PAN AE PANGAN Da PAK ATIN 5 
aLa ga LAN ee SI 


234. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Humaid dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam meludah di dalam kainnya." Abu 'Abdullah berkata, "Hadits ini disebutkan secara 
panjang lebar oleh Ibnu Abu Maryam. la berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin 
Ayyub telah menceritakan kepadaku Humaid berkata, aku mendengar Anas dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam." 


Bab: Larangan berwudlu' menggunakan air perasan anggur atau sesuatu yang dapat 
memabukkan 


A Z 


IA PE EA واي‎ BEM Kisii jóól HE Ke 


A 


A BIA AK Wa GILA 


235. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Abu Salamah dari 'Aisyah 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan 
adalah haram." 


> 


Bab: Seorang wanita mencuci darah yang ada pada wajah ayahnya 


Ga BANG Bap SEA عة‎ SERANG CHI EGA pas ARA SS 


8 7 LA 4 LA 


الاش قا D a‏ ر aa NG sa AN A‏ أَحَدٌ 


4 < 


GAB mas جهو المخد‎ 23 RAAN Dandan EEGEN AH 
AA A 
حه‎ ana 2 


236. Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Salam- berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Sufyan bin '"Uyainah dari Abu Hazm ia mendengar Sahl bin Sa'd As 
Sa'idi ditanya oleh manusia -sedang saat itu antara aku dan dia tidak ada seorangpun yang 
lebih mendengar tentang pengobatan luka yang diderita Nabi shallallahu "alaihi wasallam-, ia 
menjawab, "Tidak ada seorang sahabat yang masih hidup yang lebih tahu tentang itu 
daripada aku. Pernah 'Ali datang membawa perisai berisi air, lalu Fatimah membersihkan 
darah yang ada di wajah beliau, lalu diambilnya tikar kemudian dibakar dan ditempelkan 
pada lukanya." 


Bab: Siwak 
SEMEN ES Pale AE 5 | ERA EKA بو‎ ANA 


A Z 


2 رهزو هع‎ W 


ELELEE Ka PANA‏ وَالسَوَاكُف فيه ÉE‏ ع 


237. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari Bapaknya ia berkata, "Aku 
datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan aku dapati beliau sedang menggosok 
gigi dengan siwak di tangannya. Beliau mengeluarkan suara, "U' U'." sementara kayu siwak 
berada di mulutnya seolah ingin muntah." 


2 


Ala p3 5‏ ر کر > مهم ر IMIE MGG A 5 7 P‏ ر 
خم ان PUS AS Naning 8 ja‏ ير a‏ نأي وَايل عن حَذيَمَهقال JELANG‏ 


Da قاين لب شوش كار‎ NATA 


238. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Hudzaifah berkata, "Jika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bangun di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak." 


Bab: Keutamaan orang yang tidur dalam keadaan punya wudlu' 


IM 


RES Dr eF MEAE SAE TAN AA نكا‎ 
CERA SG) ka saki PARA; ija NGGI Aia 
SN ad da past HAN SA SOE eih 
AAA AS La anang امد ا‎ 


PANGAN AN AAN 53 sa 263 KAÉ Uang Asa 


5 


AAN yen ké sê مَضْجَعَكَ‎ 


Z 7 و‎ 2A 2 


4 A A ANG Pa PEA 5 کر و 4 اا‎ E E ر رت‎ 54 2 G ر‎ 
SMS IIM aj; ” ني لت قل‎ (SN ET AN DG a KA صل‎ 


2 


KA Wara 


امسا 


239. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari 
Sa'ad bin 'Ubaidah dari Al Bara' bin 'Azib berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kamu mendatangi tempat tidurmu maka wudlulah seperti wudlu untuk 
shalat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu dan ucapkanlah: ALLAHUMMA ASLAMTU 
WAJHII ILAIKA WA FAWWADLTU AMRII ILAIKA WA AUJA TU ZHAHRII ILAIKA RAGHBATAN WA 
RAHBATAN ILAIKA LAA MALJA`A WA LAA MANJAA ILLAA ILAIKA ALLAHUMMA AAMANTU 
BIKITAABIKALLADZII ANZALTA WANNABIYYIKALLADZII ARSALTA (Ya Allah, aku pasrahkan 
wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu, aku sandarkan punggungku 
kepada-Mu dengan perasaan senang dan takut kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung 
dan menyelamatkan diri dari siksa-Mu melainkan kepada-Mu. Ya Allah, aku beriman kepada 
kitab-Mu yang Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus) '. Jika kamu 
meninggal pada malammu itu, maka kamu dalam keadaan fitrah dan jadikanlah do'a ini 
sebagai akhir kalimat yang kamu ucapkan." Al Bara' bin 'Azib berkata, "Maka aku ulang-ulang 
do'a tersebut di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hingga sampai pada kalimat: 
ALLAHUMMA AAMANTU BIKITAABIKALLADZII ANZALTA (Ya Allah, aku beriman kepada kitab- 
Mu yang Engkau turunkan), aku ucapkan: WA RASUULIKA (dan rasul-Mu), beliau bersabda: 
"Jangan, tetapi WANNABIYYIKALLADZII ARSALTA (dan kepada Nabi-Mu yang Engkau utus)." 


Kitab: Mandi 


Bab: Berwudlu' sebelum mandi 


TA San Ei AS TI Ke m 
U stai NA a LAN desi صلا‎ (bana KE 
SA Sai Pa AI PA Gagas ا‎ ALAN sês A 

Kake Sela aah Eao 


Pia‏ م 


240. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mandi karena janabat, beliau 
memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudlu sebagaimana 
wudlu untuk shalat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menggosokkannya 
ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua 
telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya." 


PES Kio Sa MOT aa 


asasi AA ss NE NG aae E sé 
MAS A3 ba gas h jak gaie AN AN 33 
Pra han NYA 4 


241. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas dari 
Maimunah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berwudlu sebagaimana wudlunya untuk shalat, kecuali kedua kakinya. Beliau lalu 
mencuci kemaluan dan apa yang terkena kotoran (mani), kemudian menyiramkan air ke 
atasnya, kemudian mengakhirinya dengan menyela dan mencuci kedua kakinya. Itulah cara 
beliau mandi dari janabat." 


Bab: Seorang suami mandi bersama istrinya 


ES وَدَعَنْعَابِسَدَكَالَتَ‎ AE PN BA AS بنا ي ياس قال‎ SA Neira 


Z KA Z 


BANI Sya aa sale ke NIN Ji 


242. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, "Aku pernah 
mandi bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari satu ember terbuat dari tembikar yang 
disebut Al Farag." 


Bab: Mandi dengan air sebanyak satu sha' atau seukuran dengan itu 


Sa sa Aa 


SI S PN AIR BI JEANS, مُحَمَّدِكَالَحَدَكْنِي‎ 
BIA عسل‎ Zi e PA UAN Za Sage 


BE SN aa Sea a 


BN 


(Ye 2.04 22 Png < 5 و‎ > < 
CE ENI يدَبَُهَارُونَوَبَجَرُ‎ ra أَبُو‎ 


243. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepadaku 'Abdush Shamad berkata, telah menceritakan kepadaku Syu'bah 
berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Hafsh berkata, aku mendengar Abu 
Salamah berkata, "Aku dan saudara 'Aisyah menemui 'Aisyah, lalu saudaranya bertanya 
kepadanya tentang cara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mandi (dari janabat). 'Aisyah lalu 
minta diambilkan satu bejana air setara dengan ukuran satu sha'. Kemudian mandi dan 
menuangkan air ke atas kepalanya, sementara antara kami dengannya terhalang oleh hijab." 
Abu 'Abdullah berkata, Yazid bin Harun dan Bahz dan Al Juddi menyebutkan dari Syu'bah, 
"Sekadar satu sha'." 


A 


9 - رر ر ت‎ aa KL 75 0 Gg D ag Lc... NS e Zag 
aga ra 5 56 0 3 a Job as Aa 
9 MA? NGA Pig Ji 2. pera GA KA 
ENE aa جاب كَانَيكفي مهو اوو مىك شع او حور‎ NG ال ر مَايَكْفِينِي‎ 


244. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair 
dari Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far bahwasanya ia berada di 
sisi Jabir bin "Abdullah -dia dan ayahnya (Ali bin Al Hasan) -, dan di dekat Jabir juga ada 
sekelompok orang yang bertanya kepadanya tentang cara mandi. Jabir bin Abdullah lalu 
menjawab, "Cukup bagimu dengan satu sha' air." Tiba-tiba ada seorang yang berkata, 
"Bagiku tidak cukup!" Maka Jabir pun berkata, "Seukuran itu cukup buat orang yang lebih 
lebat rambutnya darimu, dan yang lebih baik darimu." 


An 
EKA 29 


Dani BS sala 3‏ ا 


A ر 4 وال اس لس عو‎ Assa 7 gr 2 
ESSI aall YA gaai اعباس‎ 
245. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari 'Amru dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Maimunah mandi bersama dari satu ember." Abu 'Abdullah berkata, "Terakhir 


Ibnu 'Uyainah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Maimunah, padahal yang benar adalah apa 
yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim." 


e TE 2 Ag miy 


A 


Bab: Orang yang mandi menyiram kepalanya tiga kali 


A SI MEGENG > 22 AKA NGE‏ و 24 Ka MGL AA‏ ور ٣م‏ و 


? - Pa Na AU RF) PAN An koala azaz ? 
أمى تاثا و أشَارَ بِيَدَيّهِ كلَتيِهمًا‎ Ser AEN سول اله صل‎ SIEI pala 
246. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Zuhair dari Abu Ishag berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Shurad berkata, 
telah menceritakan kepadaku Jubair bin Muth'im berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Aku menyiram kepalaku sebanyak tiga kali." Beliau memberi isyarat 
dengan kedua telapak tangannya. 


Pad 2 3 4 “5‏ 20 وى داج م 15 A A‏ 
LE ERA & NE NAN EE‏ ۶ و2 2 2 23 دعاك د و رمه .م ML‏ 2 هم 
حدثتا محمد ب play‏ قال حَدَتْمَاعْنْدَرَ قال حَدثتا شعبة عن محو AN‏ شدعن محمد سن عي عن 
z‏ 


5 


AN Tatan. 3 CU TR YAA Ml y 
رَأسِهِ ثلاثا‎ Pagi صل‎ GGS an جَابِر‎ 


247. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mikhwal bin 
Rasyid dari Muhammad bin 'Ali dari Jabir bin "Abdullah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menguyurkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali." 


4 


WE AE قال لي‎ la SEN AA SSS g2 PANG 


2 
0 
A 


2 


رود 
Ko‏ 


3 Inang vazze NN CN OLI م‎ LN AA اه رم ساي‎ NG 
CNG ana A a ابَنْعَمَكَ يعض‎ EN 
ea Oa 


A AA, TP 21244 5‏ و 4“ AK Pena LL A ah na‏ ر و 
صَل ka ga AN‏ يَأخذ ثلائهأ كف و يفيضهاعَلى ر Pata‏ يفيض على Pa‏ جَسَدِهِ قلي الْحَسَنْ 
Z WA‏ 8 4 8 28 4 ا 
z‏ 
NE 8‏ کنر ال NANG A aa‏ ور E‏ را ر أل 6 7 2 


248. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ma'mar bin Yahya bin Sam telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far berkata, Jabir bin 
'Abdullah berkata kepadaku, "Anak pamanmu telah datang kepadaku -mengisahkan Hasan 
bin Muhammad bin Al Hanafiah-, ia bertanya, "Bagaimana cara mandi janabat? Aku 
menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambil air dengan tiga ciduk telapak 
tangannya lalu menyiramkannya ke atas kepalanya, kemudian menyiramkan ke seluruh 
tubuh." Al Hasan lalu berkata kepadaku, "Aku adalah seorang laki-laki yang rambutnya 
lebat!" Aku lalu menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam rambutnya lebih lebah dari 
rambutmu." 


Bab: Mandi satu kali 


2 8 Se - 1 PEPEE ALT ر يم ».3 و‎ 
SEL AAN SENIN KALA Aa 


PA P Z G A Po 

2 وام e Aos ZUK AK GL‏ م cg - ay A‏ و ع ار Ie‏ #5 ركه ha‏ كو 
L. |‏ | قا قال“ : 3 len DA 2. A 2 | ANAA A‏ 
عن ابن عب لِك J‏ ميمودةو صعت ل de‏ لله aa Ja aa‏ یدید مر دیں 


P 


جد 


PE‏ عع ANA JNE‏ امس RAN Paha po Nanga‏ وَعْسَلَ وَجْهَهُ هه 


KAS Rn Kanal ena TES bitais 
249. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid dari Al A'masy dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas 
berkata, Maimunah berkata, "Aku menyiapkan air mandi untuk Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau mencuci kedua telapak tangannya dua atau tiga kali. Kemudian beliau 
menuangkan air ke telapak tangan kirinya dan membasuh kemaluannya, kemudian beliau 
usapkan tangannya ke tanah, kemudian berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, 
lalu membasuh wajah dan kedua tangannya. kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya. 
Setelah itu beliau bergeser dari tempatnya semula, lalu mencuci kedua kakinya." 


Bab: Orang yang ketika mandi memulainya dengan hilab atau wewangian 


24% 4 E 


5 sisa satu P الاب قاد‎ pan ts ap e P عله‎ ZA 
وَسَطِرَأَسِهِ‎ mi 


250. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Hanzhalah dari Al Qasim dari 'Aisyah berkata, 
"Jika Nabi shallallahu "alaihi wasallam mandi janabat, beliau minta diambilkan bejana 
sebesar bejana yang digunakan untuk memerah susu. Beliau lalu mengambil air dengan 
telapak tangannya dan mengguyurkannya dimulai dari sisi sebelah kanan lalu sebelah kiri. 
Kemudian menuangkan dengan keduanya pada bagian tengah kepala." 


Bab: Berkumur dan memasukkan air ke hidung ketika mandi 
Soe سال عن گر‎ SE 0 مير‎ ema ban 2 sara uas 
PENZIE - عب‎ HE 2 bala as وہ‎ Ajay ANE 27 دا‎ A AAA AJE E 
PESAN 9 Jala PA AIA Ang Siva 8 A 
ا‎ aks Jantan Aa Ja SP IE ا جهو أقاص‎ 


251. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats berkata, telah 
menceritakan kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, 
telah menceritakan kepadaku Salim dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Maimunah berkata, "Aku menuangkan air untuk mandi Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya lalu 
membasuh keduanya. Kemudian mencuci kemaluannya, lalu menyentuhkan tangannya ke 
bumi dan mengusapnya dengan tanah, lalu mencucinya dengan air. Kemudian berkumur- 
kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh muka dan menyiramkan air ke 


atas kepalanya. Kemudian beliau bergeser untuk mencuci kedua telapak kakinya. Setelahitu 
beliau diberi handuk, tapi beliau tidak mengeringkan badannya dengan handuk tersebut." 


Bab: Menggosokkan tangan ke tanah agar lebih bersih 
Pa A وم‎ 2 EN LEO AN TALK ALA AN م‎ ENG ANGEL 
SEMEN الأَعَمَشْعَنْسَالِم باي‎ Ss ES SS ELIA Ilegal Esa 


Ta Git Bono 7 G1 2 > Ba‏ 2 أو Senah 1 pzz BA‏ ر ۶ ر 

کر يپ اب نَعَبَّاس عن مَيَمُونَة أنَالنَبَىَصلٍ الله aa ya IKAN ja‏ جه بيده 

2 Tx PE 4 AEE S 22 A Ti A Zo‘ -$ LN 

ada ع منْغسلوغسَل ر‎ PUN AN ye ge الحَايط غغسلهاخ تو‎ sg 

252. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Az Zubair Al Humaidi berkata, telah 

menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 

Salim bin Abu Al Ja'd dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas dari Maimunah, bahwa Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam mandi janabat, beliau lalu mencuci kemaluannya dengan tangan, lalu beliau 

menyentuhkan tangannya ke dinding, lalu mencucinya dengan air. Kemudian berwudlu 
sebagaimana wudlu untuk shalat, selesai mandi beliau mencuci kedua kakinya." 


Bab: Bolehkan seseorang yang junub memasukkan tangannya ke dalam air sebelum 
mencucinya 


pei A - LA 
A A CAE A مّء و سدسم‎ 4 


22% 4 <“ < A 2 17 ? SA ٣ 
CIALIS بن ير عَن‌القاسم عَنَعَابِشْهُقالتٌ‎ IN AE حَدَتْمَاعَبَدَاللَهِبَنْمَسَلَمَه‎ 
an A Z 
A Ah CAK ۱ WI NO APA INA 
تختلف ايد يتافيه‎ Se ya eka عليه‎ Abe 


253. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada 
kami Aflah bin Humaid dari Al Qasim dari 'Aisyah berkata, "Aku pernah mandi bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dari satu bejana, dan tangan kami saling bersentuhan." 


- ARI 


0 1 0 A 0 و‎ YA 2 1 gs 2 0 و‎ 4 0 .. cs 


P4 
Ra - ? DEEE 
إذااغتسّل من الجتابةعسّل يده‎ 
A 1 a 


254. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah berkata, "Jika Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mandi janabat beliau membasuh tangannya." 


IEEE NN SNAP AN 

en A 
255. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Abu Bakar bin Hafsh dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, "Aku pernah mandi 


junub bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam satu bejana." Dan dari 'Abdurrahman 
bin Al Qasim dari Bapaknya dari 'Aisyah seperti itu." 


NG sas مالك‎ EA عبد اله ن جم‎ b AN NGE AS Jend II بو‎ A 


Z 


pe ba AA SA ban iga ia ya gala sa Ne LAN 


Fa 
2 y? 
An Pa 
الحتاكة‎ a 
عن شعبة من الجسابة‎ 


256. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari "Abdullah bin 'Abdullah bin Jabr berkata, aku mendengar Anas bin Malik 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan salah seorang dari isterinya mandi dalam satu 
bejana." Muslim dan Wahb bin Jarir dari Syu'bah menambahkan, "Karena junub." 


Bab: Memisahkan mandi dan wudlu' 


SS Ai‏ حد قال EGA‏ عَمَش نالم بنا ي الْجَعَدِعَنَ 
NX UX GL os 7 GL. Ns az‏ 2 مو مر 
کر We AGA pang D gaga NG JG Ga li abi NY Ka‏ 2 


KA 


2< ITI عو‎ 5 S ديه‎ A 2372 
ADS كين مر كينا‎ AKA َعَلَ‎ ea > Jaka به‎ 


Sen AA 2. y até NA JAN sp MAKA مَذَاكِيرَ‎ 


LAS Jaba ba SEP da عل‎ AM 


257. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Salim 
bin Abu Al Ja'd dari Kuraib mantan budak Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas berkata, Maimunah 
berkata, "Aku menyediakan air mandi untuk Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, beliau 
lalu menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya dua kali dua kali atau 
tiga kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya 
lalu mencuci kemaluannya, setelah itu menyentuhkan tangannya ke tanah. Kemudian 
berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh muka dan kedua 
tangannya, lalu membasuh kepalanya tiga kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu 
beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya." 


Bab: Menyiramkan air ke tangan kiri dengan tangan kanan ketika mandi junub 


4 


ر ر O‏ و0 ر e‏ - و Z an‏ 
حَدَتَمَامُوسَى بن إِسْمَاعِي ل قال حدئتاآبو e PEN ISA A‏ نمالو بآ الجَعْدِعَنَ SS‏ 


و 
ZA‏ عله 


ME مول ابْنِعَبَّاسعَنابّنِعَبَّاسِعَنَ مَيَمُونَةَبِئْتِالْحَارِثْقَالتوَصَعَْتُلِرَ سُو ل اللَوصَلَّ‎ 
A 0 A Wak, ANAN 1م‎ > KAA AT م ر ور‎ Ta Ban 
uang 3g CENTER TEA SEA Ka وسّلم غَسّلا و‎ 


2 


RE A LNG 9 LEAN 5 NA as A ISA aa 42 عي‎ 


z 


SN 


Nong JUS له خر‎ ai SES جَسَدِو‎ SN يوغل‎ AL 
وَلَمْيُردَهَا‎ 

258. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Salim bin Abu Al Ja'di dari 
Kuraib sahaya Ibnu 'Abbas dari Ibnu 'Abbas radliallahu "anhu dari Maimunah binti Al Harits 
radliallahu "anhu berkata,: "Aku menyediakan air untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk mandi, dan aku menutupinya. Maka Beliau menuangkan air dengan telapak 
tangan kanannya lalu mencuci keduanya satu atau dua kali. Lalu menuangkan air dengan 
telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya kemudian mencuci kemaluannya lalu 
menyentuhkan tangannya ke tanah. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke 
hidung. Kemudian membasuh mukanya dan kedua tangannya dan membasuh kepalanya tiga 


kali kemudian mengguyur seluruh badannya. Kemudian di akhirnya Beliau bergeser dari 
posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya". 


Bab: Bersetubuh dengan istri lalu mengulanginya lagi, atau menggilir di istri-istri 
dengan sekali mandi 


Gagak‏ عي | ME‏ “يباه رك رامس ددم دوہ NT AAA‏ و و 


D 


alan 7 2 MR aman ياك‎ Ket SA 
Kena IS jala pala 


259. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu 'Ady dan Yahya bin Sa'id dari Syu'bah dari Ibrahim bin Muhammad bin 
Al Muntasyir dari bapaknya berkata,: "Aku menceritakan tentang (perkataan Ibnu 'Abbas) 
kepada 'Aisyah, maka jawabnya: "Semoga Allah merahmati Abu 'Abdurrahman. Sungguh aku 
pernah memakaikan wewangian kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian 
Beliau mendatangi isteri-isterinya. Dan pada pagi harinya Beliau mengenakan pakain ihram 
dalam keadaan wangi semerbak" 


JE? a SNG م قال 335 عَنقتا5ةقال‎ Uia: PEE E EAA 


Z 


SNI MA JÊNG ase DIAN GAS IE yag سم‎ ALE Je NG 
JAE سيد‎ NG Ge WE ALS NAN Ha NENGGE 


BEAR Ke SS 


260. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Mu'adz bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku dari 
Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata,: 
"Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. mendatangi isterinya pada waktu yang sama di 
malam hari atau siang hari, saat itu jumlah isteri-isteri Beliau sebelas orang". Aku bertanya 
kepada Anas bin Malik radliallahu 'anhu: "Apakah Beliau mampu?". Jawabnya: "Beliau 


diberikan kekuatan setara tiga puluh lelaki". Berkata, Sa'id dari Oatadah bahwa Anas 
radliallahu "anhu menerangkan kepada mereka bahwa jumlah isteri-isteri Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam. saat itu sembilan orang". 


Bab: Mencuci madzi dan berwudlu' disebabkan keluarnya madzi 


Paud 2 Zori 


4 2 د عو‎ - Pa 2 ar A P Z, م‎ AUP .. - AENEA 
aN ES الو من عن عل قال‎ ai JE SI 


A 


1 


A لسك‎ 2 5 ZG SAMA ر سر‎ s 78 4 2 وم‎ 0 Gn Aa E و‎ A 04 
s 6 A A Se. PE م و اضر ی‎ 0 2.2 LAN 0 
DSA 1 فقا‎ MEA II sa AN 1 فامرّت, جلا‎ 


261. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Za'idah dari Abi Hushain dari Abu "Abdurrahman dari 'Ali berkata,: "Dulu aku adalah 
seorang yang sering mengeluarkan madzi. Maka aku minta seseorang untuk bertanya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. karena kedudukan putri Beliau shallallahu "alaihi 
wasallam. Maka orang itu bertanya, lalu Jawab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.: "Baginya 
wudlu' dan mencuci kemaluannya". 


Bab: Siapa yang memakai wewangian lalu mandi namun aromanya masih tersisa 


ANG NG = ag‏ ر pan, 4 > ANAN‏ م 
MAYA a AAN‏ مح da Kan lag Aan‏ 


A 


4 


4 sal AE 2 7 TAH AE روم‎ KAT, TP - NI BUS AL - 
A 
£ 


A DAR <“ TN CAN SA ر وس 1م‎ - 
ما‎ f AA AG OA NS NAN رَس ول اله صل‎ 


262. Telah menceritakan kepada kami Abu AN-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari bapaknya: "Aku 
bertanya kepada 'Aisyah radliallahu "anhu lalu aku ceritakan tentang ucapan Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhu yang mengatakan: "aku tidak suka bila berpakaian ihram juga memakai 
wewangian". Maka 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata,: "Sungguh aku pernah memberikan 
wewangian kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. lalu Beliau mendatangi isteri- 
isterinya. Kemudian Beliau mengenakan pakain ihram" 


A 


4 u? - AAN -, | حخ وه ا‎ SEA ME ES KH و اجا‎ AT 4 
4 


2 HB ر ر ر‎ a Ma Z2 s 1 Pa 4.24 6 21 
A pia gn NT ga الله‎ GG pa إلى وَبِيصٍالطيبٍفي‎ SS قالتٌ‎ 


263. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hakam dari Ibrahim dari Al 
Aswad dari 'Aisyah radliallahu "anhu berkata,: "Seakan aku melihat kilauan wewangian dari 
rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat Beliau sedang berihram". 


Bab: Menyela-nyela rambut ketika seseorang mandi junub hingga bila merasa 
sudah membasahi kulit kepalanya maka dia menyiramnya 


ME‏ | دس 


Nan aa PARA AP ANU PA S 
ne jang ö كه‎ E E E NS KS من‎ SERAH Lia لَص ال و‎ 


P 


KA 


aa Sia‏ قال اخ 


Pa 
- Zaa 


a pla jét oai MATA E G KAKA SA ANA SIB, NA 


- 
ZA 


Ketika, han pe) iya عَلَيَهوَسَلَم‎ SENAI AA LAH كُنْتٌ‎ EN 


264. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 
'Aisyah berkata,: "Adalah Nabi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. jika mandi janabat, 
mencuci tangannya dan berwudlu' sebagaimana wudlu' unmtuk shalat. Kemudian mandi 
dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata 
mengenai dasar kulit kepalanya Beliau mengguyurkan air ke atasnya tiga kali. Lalu 
membasuh seluruh badannya". 'Aisyah berkata,: "Aku pernah mandi bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. dari satu bejana dimana kami saling mengambil (menciduk) air 
bersamaan". 


Bab: Siapa yang berwudlu' dalam keadaan junub lalu mandi dengan membasuh 
seluruh badannya tidak perlu mengulang mandi 


D 2 27729 bs 215,‏ و لم A‏ 
NG apa ESA‏ عنس E juta NI‏ كال خم وكا PAN‏ شعن سَالِ عَنّ کر يب 


Pa 4 
ARA AA 


Ate A P 2 Bono > aL no Z 81 2000 
BEIE سول اله صلی الله وضو‎ EE BNI 


2 


UG‏ يمين ڪل badan‏ َي او e No gê AA RAD‏ أو Kabi‏ 2 كنأو 


A PA 


ZA : LAA orya AO LT 2 9‏ > وري 
ga a Gana NG jamah PAN‏ ض على رَاسه SEP EPA Da‏ 
Sarla, jih‏ َيه gading harás A ISS ga‏ بيده 


265. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Al Fadlol bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Al A'masy dari Salim dari 
Kuraib sahaya Ibnu 'Abbas dari Ibnu 'Abbas radliallahu "anhu dari Maimunah berkata,: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. mengambil seember air untuk mandi janabat. Beliau 
menuangkan dengan telapak tangan kanannya ke atas telapak tangan kirinya lalu 
mencucinya dua kali atau tiga kali. Lalu mencuci kemaluannya lalu memukulkan tangannya 
ke tanah atau dinding dua kali atau tiga kali. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan 
air ke hidung lalu mencuci wajahnyaKemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke 
hidung lalu mencuci wajahnya dan kedua lengannya. Kemudian mengguyurkan air ke atas 
kepalanya lalu membasuh badannya dan mengakhirinya dengan membasuh kedua telapak 
kakinya". 'Aisyah berkata,: "Maka aku berikan potongan kain tapi Beliau tidak 
memerlukannya, dan Beliau mengeringkan (membersihkan air dari) badannya dengan 
tangannya". 


Bab: Jika seseorang berada di masjid dan teringat bahwa dia sedang junub maka dia 
keluar (untuk mandi) sebagaimana mestinya dan bukan bertayamum 


Pn A 0 SAR 24 - £ Krn - و‎ A 3 A er, 
سَلَمَةَعَنٌ‎ ES ERAAN ga ANA 3S IA نم‎ ANAA SAS 


kg - 


Ia BEN AI AG AAS KANE a gl 


2 SIS 
SARAN ENG ÊNGG ÊNGGEN ماكر‎ DPN 
w 224 272 LL. ANA AA 224 2 AA LAELLA 

SANA 55356 BINA jas SA AN ATI BANG AKA Ta 


266. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Utsman bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az 
Zuhry dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata,: "Gamat untuk shalat 
telah dikumandangkan dan shaf telah diluruskan, lalu keluarlah Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam. Setelah sampai di tempat shalat Beliau baru teringat bahwa Beliau sedang junub, 
lalu berkata, kepada kami: "tetaplah di tempat kalian". Maka Beliau kembali lalu mandi. 
Kemudian datang dalam keadaan kapalanya basah. Lalu Beliau bertakbir, maka kamipun 
shalat bersamanya". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdul A'laa dari Ma'mar dari Az Zuhry 
dan diriwayatkan juga oleh Al Auza'i dari Az Zuhry. 


Bab: Mengeringkan air dari badan setelah mandi junub dengan tangan 


- 
KA SA, 4 


حدثتاء SN aa NGE se BAJU: Bala‏ م عَم andi‏ كُرَيْسِعَنَابْنٍ 


4 w 0 w و‎ 4 3 2 
Sin 3 Kh áa PENA Tn La an 


Z 


ram | 
£ P3 yg 24 122 TEA Ga - 5 NG ai PAK Eh 
5 3 بن‎ ++ 5 E Ho p 
PRA YA جهفضر ب بيده‎ BISA NTRA به‎ EA 
Ls 


KAN SES aé Êsa JÊG وَأ‎ Gama Gedang Am a ELSA 15 

Sa وهو‎ SIG Sai 

267. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu 
Hamzah berkata, aku mendengar Al A'masy dari Salim bin Abu AL Ja'di dari Kuraib dari Ibnu 
'Abbas berkata, telah berkata, Maimunah radliallahu 'anhu.: "Aku memberi air untuk mandi 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. lalu aku tutupi Beliau dengan kain. Maka Beliau 
menuangkan air ke tangannya lalu mencuci keduanya. Kemudian menuangkan air dengan 
tangan kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya, lalu tangannya dipukulkannya 
ke tanah kemudian mengusapnya lalu mencucinya. Kemudian berkumur-kumur dan 
memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya dan kedua lengannya lalu 
mengguyur kepalanya lalu menyiram seluruh badannya dan diakhiri dengan mencuci kedu 


telapak kaikinya. Lalu aku sodorkan kain (sebagai pengering) tapi Beliau tidak mengambilnya, 
lalu Beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya". 


Bab: Memulai mandi junub dengan menggosok kepala bagian kanan 


Ke a Per AN PENA is 


Un‏ ل 


aj ELAES SISA‏ خد ااا 
FG PANTUN SNI‏ 


268. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiyah binti Syaibah dari 'Aisyah 
berkata, "Jika salah seorang dari kami mengalami haid, maka ia mengambil air dengan kedua 
tangannya dan disiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangannya dan 
disiramkan ke bagian badan sebelah kanan, lalu kembali mengambil air dengan tangannya 
yang lain dan menyiramkannya ke bagian badan sebelah kiri." 


Bab: Mandi dalam keadaan telanjang di tempat yang sepi dan bila dapat 
menggunakan tutup lebih baik 


AL PN anda AOA BEN pada AA SAS 
LA oas AVAA a EAA 0 گات‎ Joel sale عله‎ ZA Ade 


A 


43 


TAU ANN sa Jedah لماي رى‎ IE NGALA AF AN 


A D 


PEN ي‎ Plate Bea a ali 


LA 
[3z 


IEY PL óa SIANG 


A 


is 


4 ء‎ PRA ر‎ 3G 
PA bana س‎ 9 u بِالْحَجَر‎ EI JASA 


269. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashir berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdurrazaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang bani Israil jika mandi maka mereka 
mandi dengan telanjang, hingga sebagian melihat sebagian yang lainnya. Sedangkan Nabi 
Musa 'Alaihis Salam lebih suka mandi sendirian. Maka mereka pun berkata, "Demi Allah, 
tidak ada menghalangi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ia adalah seorang 
laki-laki yang kemaluannya kena hernia. Lalu pada suatu saat Musa pergi mandi dan 
meletakkan pakaiannya pada sebuah batu, lalu batu tersebut lari dengan membawa 
pakaiannya. Maka Musa lari mengejar batu tersebut sambil berkata 'Wahai batu, kembalikan 
pakaianku! ' sehingga orang-orang bani Israil melihat Musa. Mereka lalu berkata, 'Demi 
Allah, pada diri Musa tidak ada yang ganjil.' Musa kemudian mengambil pakaiannya dan 
memukul batu tersebut dengan satu pukulan." Abu Hurairah berkata, "Demi Allah, sungguh 
pada batu tersebut terdapat bekas pukulan enam atau tujuh akibat pukulannya." 


- Z 2 


pala Es S‏ اليه 


AN. Ou Ata AG م‎ 2 0 A 
ARA - - .. Ke GG 6|7 أث‎ 2 


Pa 
ena Abas GILA أى ھر یر ةع التي صل‎ NG 
ب‎ NG un 


270. Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) dari Abu 
Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tatkala Ayyub mandi dalam 
keadaan telanjang, tiba-tiba muncul belalang dari emas. Lalu Ayyub mengumpulkan dan 
memasukkannya ke dalam baju. Maka Raabnya memanggilnya: "Wahai Ayyub, bukankah aku 
sudah memberimu kecukupan sebagaimana kau lihat? ' Ayyub menjawab, 'Benar, dan demi 
segala kemuliaan-Mu. Tetapi aku tidak pernah merasa puas dari limpahan barakah-Mu'." 
Ibrahim juga meriwayatkan dari Musa bin 'Ugbah dari Shafwan bin Sulaim dari 'Atha' bin 
Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ketika 
Ayyub mandi dalam keadaan telanjang." 


A 8 07‏ 1 0 ر عادر ےم وو 2 و 2b ZA‏ و تو او و 
oat 2 Pee O a‏ 


Bab: Berlindung (menggunakan tutup) ketika mandi di tengah orang 


NIS ANA م مو لمر‎ PEN be SÊ jah كرف‎ NA ATA 
MERA Jhi كفو‎ a MAT AA نينت أب طالب أ‎ sus 


Z 


PEHA NG ps GANG AEE NA SEN S5 


271. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah bin Oa'nab dari Malik dari 
Abu An Nadir mantan budak 'Umar bin 'Ubaidullah, bahwa Abu Murrah mantan budak 
Ummu Hani' binti Abu Thalib, telah mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Ummu 
Hani' binti Abu Thalib berkata, "Aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
saat pembukaan Kota Makkah, lalu aku dapati beliau sedang mandi dan Fatimah 
menutupinya. Beliau lalu bertanya: "Siapa ini?" Aku menjawab, "Ummu Hani'." 


SEA AA KI الْأَْمَضُْ‎ DG RING ASA JENIS 
NG NG aa ag Ab At NE AE SEE 


PA 
A 
pa 


A 4 £ < A 2 < 5‏ م 
Eo PA ML a o Sea‏ 


Aga 
- LAN ANG 


272. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Salim bin Abu 
Al Ja'd dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas dari Maimunah ia berkata, "Aku menutupi Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau sedang mandi junub. Beliau mencuci kedua 
tangannya, lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada tangan kirinya, lalu 
mencuci kemaluannya dan apa yang terkena (mani). Beliau kemudian menggosokkan 
tangannya ke dinding atau tanah. Kemudian berwudlu sebagaimana wudlu untuk shalat 
kecuali kedua kakinya. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Kemudian 
menyudahi dengan mencuci kedua kakinya." Hadits ini dikuatkan oleh Abu 'Awanah dan Ibnu 
Fudlail dalam masalah tabir (penutup)." 


Bab: Jika seorang wanita bermimpi (basah) 


Gan Pake 


“rf k? (9.9 > ka EET AE A 223 NSP TAK LA AS رو‎ LAN 
an ea ka nokia E 


Pagar NGA pdh ya سكي‎ 
Ja seghet Ae a 25 YAA PENA AN 
AAS kasa NARA; Ba 


273. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari 
Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, "Ummu Sulaim, isteri Abu Thalhah, 
datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya Allah tidak malu dengan kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi bila 
bermimpi?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya. Jika dia melihat 
air." 


ase د‎ e ا‎ 


A 
AA ELA AR a ARN 12 


Bab: Keringat orang yang junub dan bahwa seorang muslim (badannya) tidaklah 
najis 


IM 


< 0 - 0 ra کد کاک‎ EA م چ‎ 22 7 3 a و‎ - 
PB ي هر‎ PES ai EK EKA IE يَحْيَى‎ SEA TE EA Ni 
JANGAN LE LA وهو‎ Kan ga ba AS sae AIA 
IE AE GEN GAES SULE LIS TEE BULE آي‎ A 


PRE Yak Lal nga 
274. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid berkata, telah menceritakan 
kepada kami Bakar dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah berjumpa dengannya di salah satu jalan Madinah, sementara ia dalam keadaan 
junub." Abu Hurairah berkata, 'Aku malu dan pergi diam-diam'. Abu Hurairah lalu pergi 
mandi dan kembali lagi setelah itu, beliau lalu bertanya: "Kemana saja kamu tadi wahai Abu 
Hurairah?" Abu Hurairah menjawab: "Aku tadi junub. Dan aku tidak suka bersama Tuan 
sedang aku dalam keadaan tidak suci." Beliau pun bersabda: "Subhaanallah! Sesungguhnya 
seorang Muslim itu tidak itu najis." 


Bab: Orang yang junub boleh keluar rumah dan mendatangi pasar atau lainnya 


AA A 


5 eur A » AK. ANG ر بر وو و رر‎ 
CURRII NG Nana Sa ر بع قال‎ y a AÉ حدثتاعَبّدالاعغی بن‎ 
333 NA AN SA DAN Ga SES يطو‎ A TAN ابي‎ AS 
275. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada 
kami Abdul A'la bin Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' 
berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Oatadah bahwa Anas bin Malik 
menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggilir semua 
isterinya dalam satu malam, padahal saat itu isteri beliau ada sembilan orang." 


ANA pe wa Syasi,‏ 12 توب OA‏ و 2 مك ران kaz‏ رورا 
ES‏ عياش قال حد نتا NSA YES‏ عَنّ ب NT‏ 
A 4 “ IM 5‏ 


Ja PAN PAN BAN NU PALA UA Eis saga Aa 


Ga) AAS vijiji É sa يئ كنت‎ AN gage 0 


276. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Humaid dari Bakar dari Abu Rafi' dari Abu 
Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berjumpa dengan aku padahal aku 
dalam keadaan junub. Beliau menggandeng tanganku hingga aku pun berjalan bersama 
beliau hingga beliau duduk. Aku lantas pergi diam-diam kembali ke rumah untuk mandi. 
Kemudian kembali lagi dan beliau masih duduk. Beliau lalu bertanya: "Kemana saja kamu 
tadi wahai Abu Hurairah?" Maka aku ceritakan pada beliau. Beliau lalu bersabda: 
"Subhaanallah! Wahai Abu Hurairah, seorang Muslim itu tidaklah najis." 


Bab: Keberadaan orang yang junub di rumah jika sudah berwudlu namun belum 
mandi 


A “5‏ وا 


AP HAI Pa GA AH MEN NAS SA Aa SA g Ain 


e 
- “ Z 


Pes hsi 4 aka sala AE WIL 


277. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dan Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah berkata, Aku bertanya 
kepada 'Aisyah, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub?" 
'Aisyah menjawab, "Ya, setelah berwudlu." 


Bab: Orang junub yang tidur 


KEN ان لا‎ Na NG s2 e AK JAN 


4 PA 


22,7272 A e WAH 2A E 
SES ISS AI AI و‎ sas kan 


278. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Nafi' dari Ibnu "Umar bahwa 'Umar bin Al Khaththab bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah boleh seorang dari kami tidur dalam keadaan dia 
junub?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya. Jika salah seorang dari kalian 
berwudlu, maka hendaklah ia tidur meskipun dalam keadaan junub." 


Bab: Orang yang junub berwudlu' lalu tidur 


SEA DNA PRIA KE BAN فكي قا‎ 2> BAANG 


Sepa 33 EHSA ENS PENRE ATARI عو‎ 
Pas 


279. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari 'Urwah 
dari 'Aisyah berkata, "Jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hendak tidur saat dirinya dalam 
kondisi junub, maka beliau membasuh kemaluannya dan berwudlu sebagaimana wudlu 
untuk shalat." 


ZA < 4> KH 9 5 ور و‎ = 72 2 255 7 

BIA قالاستفتى‎ TANPA II BLK PSA KAWA YA Ga PA SAS 

U SU SSB LA 33 هو جب‎ SEE aa 5 MO AE 

280. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 

kami Juwairiyah dari Nafi' dari 'Abdullah berkata, "Umar minta fatwa kepada Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah salah seorang dari kami boleh tidur saat junub?" Beliau 
menjawab: "Ya. Jika ia berwudlu." 


Gaga J2 » 3 gg ل ا‎ el? A م‎ DNA ر يم رم‎ 
KIE gas SE, Mori Bl ESL ON uap era g 


A 


JANG AA IBAN pa EN SAN سم‎ BEA لر طول صلا‎ AENG عم‎ 
FPS, pall se Peka gala 


281. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa ia berkata, 
"Umar bin Al Khaththab menceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 
ia junub di malam hari. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata kepadanya: 
"Wudlu dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah." 


Bab: Apabila dua kemaluan bertemu 
a SA 
ES PA دام مه‎ AN - Ta aan TEBU 
Ada aya si ING Lin MAES sid Ba ja صل اله‎ AG Au 


A 


Sa ga قال مو‎ aa Aa 
Bagas 


282. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu 
Nu'aim dari Hisyam dari Oatadah dari Al Hasan dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seseorang duduk di antara empat anggota 
badannya, lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib banginya mandi." Hadits ini 
dikuatkan oleh 'Amru bin Marzug dari Syu'bah seperti hadits tersebut. Dan Musa berkata, 
telah menceritakan kepada kami Aban berkata, telah menceritakan kepada kami Oatadah 
telah mengabarkan kepada kami Al Hasan seperti hadits tersebut." 


Bab: Mencuci bagian badan yang terkena sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita 


Pd LA LA Z = 7 
PAE و‎ ff 2 وا‎ Su SEL, AA MEN ره م‎ I 2 
wi P LA 


a ANAA SEGÊ jak Fe Kios HKN 
IBI هُكَالَ عَثَّمَانُ ممعتة نه من رس‎ 6 Nadi KAN BL PLT 


E ER PARAS AAA 
A 


ISAT AS NA PIA 9 ISIAN a E TI 


ان 


aka yag At naa MAHA 


283. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits dari Al Husain, Yahya berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bahwa 
'Atha' bin Yasar mengabarkan kepadanya, bahwa Zaid bin Khalid Al Juhaini mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia bertanya kepada 'Utsman bin 'Affan, "Bagaimana pendapatmu bila 
seseorang berhubungan dengan isterinya tapi tidak keluar air mani?" 'Utsman bin 'Affan 
menjawab, "Hendaknya ia berwudlu sebagaimana wudlu untuk shalat, lalu mencuci 
kemaluannya." 'Utsman lalu melanjutkan ucapannya, "Aku mendengarnya dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku juga pernah bertanya kepada 'Ali bin Abu Thalib, Az 
Zubair bin Al 'Awam, Thalhah bin 'Ubaidullah dan Ubay bin Ka'b? radliallahu 'anhum. Mereka 
semua memerintahkan seperti itu." Yahya berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu 
Salamah bahwa 'Urwah bin Az Zubair mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Ayyub 
mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar seperti itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


A يو‎ - - 


aki AGAN EN ANIES Ea NANA Bi AAS‏ خن أو 


Err 22 امه‎ AA A | mas IBI ES ya SA EN Jin Sea 7 أنَهقال يار‎ a 
A 2 A e 


PNS ga عَبَدالَهالَمَسَلُأَحْوَطُوَدَاكَ‎ Ae 


س 


284. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Hisyam bin 'Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku Bapakku ia berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Abu Ayyub berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubay bin Ka'b 
bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang berhubungan dengan 
isterinya namun tidak keluar (mani)?" beliau menjawab: "Hendaklah ia cuci apa yang 
mengenai isterinya (kemaluan), lalu wudlu dan shalat." Abu 'Abdullah Al Bukhari berkata, 
"Mandi adalah sikap yang lebih berhati-hati." Inilah akhir dari penjelasan bab ini, dan kami 
telah menerangkan perbedaan pendapat mereka (para imam)." 


Kitab: Haidl 


Bab: Bagimana permulaan junub 


IM 


0 ار‎ sa اا‎ JBS ah LANA 


"di 
eA 7 َس‎ AN 


2 م‎ 
2 Padi 


e E Ada up AH لويد‎ EN ISA 
EA Je ر سول ال‎ SN addini ميقي‎ gadi 
AL 


- 
eg 


$: 


285. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata, Aku mendengar 'Abdurrahman bin Al Qasim berkata, Aku mendengar 
Al Qasim bin Muhammad berkata, Aku mendengar 'Aisyah berkata, "Kami keluar dan tidak 
ada tujuan selain untuk ibadah haji. Ketika tiba di Sarif aku mengalami haid, kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuiku sementara aku sedang menangis. 
Beliau bertanya: "Apa yang terjadi denganmu? Apakah kamu datang haid?" Aku jawab, "Ya." 
Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi kaum 
wanita dari anak cucu Adam. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, 
kecuali thawaf di Ka'bah." 'Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berkurban dengan menyembelih seekor sapi yang diniatkan untuk semua isterinya." 


Bab: Wanita yang sedang haidl boleh mencuci kepala suaminya dan menyisir 
rambutnya 


A A ea 


JSI Tak SENG EA EA Yui همام‎ EM SAS نيو سف قال‎ Aa PA Ka 


Pd A 


Ae AT AE NAN! 


286. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah berkata, "Aku pernah 
menyisir rambut Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, sementara saat itu aku sedang haid." 


SA Ang حمالم‎ AA Ka AS Pn a 2 Ham AS 
TEA APA جن‎ Pua ANN مِنِي‎ APN الْحَايض‎ ga S : SES JA ES SA 


LA 


PAE EL AMBAL Abas Jas BAAK San 
SERA At يوسم وهي حاو رسو ل اللو صل اله‎ PSA رسو‎ 


4 و‎ A . A z (>? 4 
A 5 LA Der, 2ر‎ A P3 AN رار‎ s a م‎ > 


287. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata: 
telah mengabarkan kepadaku Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah, bahwa dia ditanya, "Apakah 
wanita yang sedang haid boleh melayani aku, atau berdekatan denganku sedangkan dia 
junub?" 'Urwah lalu menjawab, "Bagiku semua itu mudah, dan setiap dari mereka boleh 
untuk membantuku, dan seseorang tidak berdosa karena hal itu. 'Aisyah pernah 
mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah menyisir rambut kepala Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam dalam keadaan haid. Saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di sisi 
masjid, beliau mendekatkan kepalanya kepada Aisyah yang berada di dalam kamar dan 
dalam keadaan haid untuk menyisir rambut kepalanya." 


Bab: Seorang suami membaca al-Qur'an di pangkuan istrinya yang sedang haidl 


$z 


Z 79 We Li 2127 0 عو‎ va 
SI an AK aaa A AAA bê ARA ند گن‎ IA gó SNG 


٠ 0 KEN 24%‏ مه LN‏ 1 جرع 6غ سر 
asa ISA‏ گان کون حجري و SA CAB AU‏ 
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Al Fadll bin Dukain bahwa dia mendengar‏ .288 
Zuhair dari Manshur bin Shafiyah bahwa Ibunya menceritakan kepadanya, bahwa 'Aisyah‏ 


menceritakan kepadanya, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyandarkan badannya di 
pangkuanku membaca Al Our'an, padahal saat itu aku sedang haid." 


Bab: Mereka yang menamakan nifas sebagai haidl dan sebaliknya 


A Mr 
امآ نتب بنك ام‎ AA Ne tis : AS MINA 


- - 
Z 
Fat 


Pkn eko a ga SANA NG Eina D 

A LU 3 روه ر‎ 211 PA عو‎ 2 y 

KAN AA Lip BE E N EAE BEST) TANI SA RIAS 
289. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepadaku Hisyam dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bahwa Zainab binti Ummu 
Salamah menceritakan kepadanya, bahwa Ummu Salamah berkata, "Aku dan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berbaring dalam selimut, kemudian aku mengeluarkan darah 
haid hingga aku pun berlalu dengan diam-diam seraya membawa kain yang terkena darah 
haidku. Beliau bertanya: "Apakah kamu sedang haid?" Aku jawab, "Ya." Beliau lalu 
memanggilku, maka aku pun berbaring bersama beliau dalam kain tebal." 


Bab: Bercumbu dengan istri yang sedang haidl 


2 


In EK وَدِعَنَعَايسَدَقَالَتَ‎ Gea Ape elang 3 SAS قال‎ hn SAI 


r 


8 aha. ا‎ n, وي رار‎ Z 2 مو ]و رر ار‎ E 
Peng ga ASIA e Wiraka 5 AA AIA, GI 


2 pr 25 


290. Telah menceritakan kepada kami Oabishah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah berkata, "Aku dan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mandi bersama dari satu bejana. Saat itu kami berdua 
sedang junub. Beliau juga pernah memerintahkan aku mengenakan kain, lalu beliau 
mencumbuiku sementara aku sedang haid. Beliau juga pernah mendekatkan kepalanya 
kepadaku saat beliau i'tikaf, aku lalu basuh kepalanya padahal saat itu aku sedang haid." 


SA PREP AAE MK Pa 5 ر ر و‎ 
KELINGAN PU SEA peta KE CASE AAA 
رَس ول ال صل ا‎ La EN ENG ال بن الْأَسْوَوِعَنَأبِيهِعَنَعَابِمَدَكَالت‎ 


HN Senada, PB An aa la sala‏ يَمْلِكَإِرَهُكَمَا 
uk AAN NA le Nas la gal Jo NG‏ 


291. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada 
kami 'Ali bin Mushir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishag -yaitu Asy Syaibani- 
dari 'Abdurrahman bin Al Aswad dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Jika salah seorang 
dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berkeinginan 
untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun 
mencumbuinya." "Aisyah berkata, "Padahal, siapakah di antara kalian yang mampu menahan 
hasratnya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menahan." Hadits ini 
dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Asy Syaibani." 


LIS JIN NASA TEGANG IG bal NAS SAN PI SA 
EU jala Apa Aa A3 NS) ka a Ag ANEA E yaa 


ER SIM 5 A ae 
gang Tn 


292. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Asy Syaibani berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Syadad berkata, Aku mendengar Maimunah 
berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ingin mencumbu salah seorang dari 
isterinya, beliau memerintahkannya untuk mengenakan sarung. Maka ia pun mengenakan 
sarung, sementara ia sedang haid." Sufan juga meriwayatkannya dari Asy Syaibani. 


Bab: Wanita yang sedang haid] meninggalkan shaum (puasa) 


PEARL SAJA AN SAS 


Ja PAN Ya ya ٤ AN PAN AG ASEP Jasa NG‏ ل 


P 


57 


KANG saeh BS SI SAS ji يَامَعْسَرَاليْسَاءِتَصَدَكُنَكإنأ‎ IBAN قَمَرَ عَلَ‎ 


A 


2 NS A س )م‎ Au are 2 NRZ وماد إن‎ A 27 sA < كك‎ < K3 


KH 


نال 


JEANS An Jas SANG NGANG gan GAS pan LAU SES AN 


saba UE KSR 3 ISS AMAHA Pe 
Ga 


A 


293. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid -yaitu Ibnu 
Aslam- dari 'Iyadl bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada hari raya 'ledul Adlha atau Fitri keluar menuju tempat shalat, beliau 
melewati para wanita seraya bersabda: "Wahai para wanita! Hendaklah kalian 
bersedekahlah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak 
menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab: 
"Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah 
melihat dari tulang laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain 
kalian." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya 
agama?" Beliau menjawab: "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian 
laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi: "Itulah kekurangan akalnya. Dan 
bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak shalat dan puasa?" Kami jawab, 
"Benar." Beliau berkata: "Itulah kekurangan agamanya." 


Bab: Wanita yang sedang haidl melaksanakan seluruh manasik hajji kecuali thawaf 
di Baitullah 


4 


AN AN a Arena Se PI SAS 


Lab pa ba IG Kai کيو سملا ند کر‎ AN َع الي‎ MA PENA 
Ade ada són PEBASB LIS SAN e 


ومو 


Tai AE الحا‎ Jaka Jag ANG JENG قا فككي ء‎ Be 


2 A 
AN م‎ a K 7 
.. 2 4 2. 2 .. 
$ تطهر‎ SEA تطوؤيبا‎ 


294. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepadaku 
'Abdul 'Aziz bin Abu Salamah dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah Al Qasim dari Al Qasim bin 
Muhammad dari "Aisyah ia berkata, "Kami keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dan tidak ada yang kami ingat kecuali untuk menunaikan hajji. Ketika kami sampai di suatu 
tempat bernama Sarif aku mengalami haid. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk 
menemuiku saat aku sedang menangis. Maka beliau bertanya: "Apa yang membuatmu 
menangis?" Aku jawab, "Demi Allah, pada tahun ini aku tidak bisa melaksanakan haji!" Beliau 
berkata: "Barangkali kamu mengalami haid?" Aku jawab, "Benar." Beliau pun bersabda: 
"Yang demikian itu adalah perkara yang sudah Allah tetapkan buat puteri-puteri keturunan 
Adam. Maka lakukanlah apa yang dilakukan orang yang berhaji kecuali thawaf di Ka'bah 
hingga kamu suci." 


Bab: al-Istihadlah 
SEA MA ai b عن همام‎ ME ENTER PISA SI 


NGANG SE AANG Aa يلر سول الله صاع‎ AA AL 
GAN كي‎ PMN ANA, 3 333 PU la padi SE عون اشم‎ 


َو 


d3 KANA AAA 


295. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah, bahwa ia berkata, 
"Fatimah binti Abu Hubaisy berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai 
Rasulullah, aku dalam keadaan tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?" 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu menjawab: "Sesungguhnya itu adalah darah 
penyakit dan bukan darah haid. Jika haid kamu datang maka tingalkanlah shalat, dan jika 
telah berlalu masa-masa haid, maka bersihkanlah darah darimu lalu shalatlah." 


Bab: Mencuci darah haid 
AE KAN AG ASA سف قال‎ PSA SI 
AI anne 1 Je AR aefa Kiichi , 
BAM A LAN As SEA SAN KU SAW AN 
فبه‎ JA da HAN SN BU SA 


296. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisam bin 'Urwah dari Fatimah binti Al Mundzir dari Asma' binti Abu 
Bakar Ash Shiddig berkata, "Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, katanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila seorang dari kami 
bajunya terkena darah haid. Apa yang harus dilakukannya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu menjawab: "Jika darah haid mengenai pakaian seorang dari kalian, maka 
hendaklah ia bersihkan darah yang mengenainya, lalu hendaklah ia percikkan air padanya, 
kemudian hendaklah ia shalat dengannya." 


ea Li sS NAS 3 ANIES AA cara 
PS AS اع طهر‎ SN DEA NN EK Es 
NN لعي‎ Pa 

jang Jeda‏ فيه 


297. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu 
Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Al Harits dari 'Abdurrahman bin Al 
Qasim bahwa ia menceritakan kepadanya dari Bapaknya dari 'Aisyah berkata, "Salah seorang 


dari kami mengalami haid, kemudian saat telah suci darah tersebut ia bersihkan, kemudian 
kain tersebut ia cuci dan bersihkan, kemudian ia shalat dengan menggunakan kain tersebut." 


Bab: I'tikaf bagi wanita yang sedang mustahadlah 
Ta Me an ea ےو > 2 7 م و‎ 27 2 KEL AKAN > م‎ 
TS اله عن خَالِدِعَنَ عكر‎ EL ANE SAS TEA WA 
ماي م ع وم‎ 2 API لاد 7 را ا‎ S ر رت م کے ا ب‎ 
MEN KIH AN: کک‎ Sa AAA SEA سَلَمَ‎ 3 


KANA Wb iai JA AYAK SAE 75 
298. Telah menceritakan kepada kami Ishag berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid 
bin 'Abdullah dari Khalid dari 'Ikrimah dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah beri'tikaf bersama dengan sebagian isteri-isterinya, sementara saat itu ia sedang 
mengalami istihadlah dan bisa melihat adanya darah (yang keluar). Dan kadang diletakkan 
sebuah baskom di bawahnya lantaran darah tersebut. Dan Ikrimah mengklaim bahwa 
'Aisyah melihat cairan berwarna kekuningan, lalu ia berkata, "Seakan ini adalah sesuatu yang 
pernah dialami oleh fulanah." 


Kan LS Aa 


IIA ALAN EA Ket ME a si 
PETA ICE AJIAN GA NA IN SES al sosi agia sa PAT 


299. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai' dari Khalid dari 'Ikrimah dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah beri'tikaf bersama salah seorang dari isterinya. la melihat ada darah dan 
cairan berwarna kekuningan, lalu di bawahnya diletakkan baskom sementara ia tetap 
mengerjakan shalat." 


A PANGAN يقد‎ PAN SARA Eka Kental 5 PER KERA 
ERA 


300. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir dari Khalid dari 'Ikrimah dari 'Aisyah berkata, "Sebagian Ummul Mukminin 
melakukan iktikaf sementara mereka mengeluarkan darah istihadlah." 


Bab: Apakah seorang wanita boleh shalat menggunakan pakaian yang pernah 
dipakainya ketika haidl? 


a a او و ا‎ AE دكا نو‎ 
u AA Ain PNG AAA a JA 3 PNY 


301. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Nafi' dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid berkata, 'Aisyah berkata, "Tidaklah ada 
seorang dari kami kecuali memiliki satu baju yang saat mengalami haid. Jika baju tersebut 


terkena darah haid, ia dia basahi dengan air ludahnya lalu membersihkanya dengan 
kukunya." 


Bab: Memakai wewangian bagi wanita ketika mandi dari haidl 


له کر رر >+ ۶ 92 4 
خالا أن ار needs‏ وير 
Z‏ 
A‏ 27 


2 « و‎ P 0 

Har 2.2 Pa Maan talas EAEAN] 4 || لاض‎ 251383 : 5 7 SI) 
CN yrs 2% مه‎ > PEI وا ر د و‎ r ر ص م‎ 

D a A a قال اب بو عَبَّداللَّهرَوَ امه‎ peng EE ZES 3 


Papar NN ea 


302. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah berkata, Abu 'Abdullah 
atau Hisyam bin Hassan berkata dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, ia berkata, "Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali 
atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak 
boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik 
(dari negeri Yaman). Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk 
menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar jenazah." Abu 
'Abdullah berkata, Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Wanita menggosok badannya ketika mandi dari haid dan cara dia mandi 
dengan menggunakan kapas untuk membersihkan sisa darah 


A 
2 2g و ورو ور‎ 


4 راع‎ > gen - - 2 
CI al عَايِشْة أنَامَرَ‎ Ea عن آم‎ Make yi) aa E KS بن‎ NE, 33 5 ا‎ 


Kayane PSS َكَل قال‎ AS AG لمجي‎ tê Ala AE صل‎ 
MASA ANA As طهر‎ Nah Pa Aka 
7 راع‎ 2004 E 


303. Telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
'Uyainah dari Manshur bin Shafiyyah dari Ibunya dari 'Aisyah, "Seorang wanita bertanya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang cara mandi dari haid. Beliau lalu 
memerintahkan wanita itu bagaimana cara mandi. Beliau bersabda: "Ambillah sepotong 
kapas yang diberi wewangian lalu bersucilah." Wanita itu bertanya, "Bagaimana aku 
bersucinya? Beliau menjawab: "Bersucilah dengan kapas itu!" Wanita itu berkata lagi, 
"Bagaimana caranya aku bersuci?" Beliau bersabda: "Bersucilah dengan menggunakan kapas 
itu!" Wanita itu bertanya lagi, "Bagaimana caranya?" Maka Beliau berkata, "Subhaanallah. 


Bersucilah kamu!" Lalu aku manarik wanita itu kearahku, lalu aku katakan, "Kamu bersihkan 
sisa darahnya dengan kapas itu." 


Bab: Mandi dari haidl 


¿0? 


An KALA MS‏ ع كر جم 2< ANE SAN‏ ذه مدخي BK‏ کے كل 
Pa‏ 


r r 
APP IL NA, SANG 0 LANG 56 وور 7 و‎ MO ار و‎ Pg WA 
LA SISA خان النبيتَ صل الله سلما سیا فاعض بو جُھھ او قال تو ضيى افا خد‎ 
Gan 222 ad يو جهر‎ PO يدو‎ SIP 
0 Pd Pa 5 LANG | 
s42 24272% -A 9% AN > 


304. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Manshur dari Ibunya dari 'Aisyah, 
"Seorang wanita Anshar bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Bagaimana 
caranya aku bersuci dari haid?" Beliau lalu menjawab: "Ambillah sepotong kapas yang diberi 
wewangian lalu bersihkanlah tiga kali." Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam merasa 
malu lalu memalingkan mukanya, atau beliau mengatakan: "Berwudlulah dengan kapas itu." 
Aku lalu tarik wanita itu dan aku terangkan apa yang dimaksud oleh Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


367 & eu 2 ۶ 2 
MA asi عَايشةأنَامَرَ‎ Sal, 3 Nan Ne A3 Scan 


Bab: Seorang wanita menyisir rambutnya ketika mandi dari haidl 


e 


ses 34 RREA nah aa‏ عتا 
ل ٿليه مهات يَارَسُو ESEK UI BSE DABAI‏ 
D‏ ول لض Oa, tê Sa Sa SAN asa : LN‏ 
Pa AE LEAN Na ANANE US‏ 
4 #5 


305. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwa 'Aisyah berkata, 
"Aku bertalbiyah (memulai haji) bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pada haji 
Wada'. Dan aku adalah di antara orang yang melaksanakannya dengan cara tamattu' namun 
tidak membawa hewan sembelihan." Aisyah menyadari bahwa dirinya mengalami haid dan 
belum bersuci hingga tiba malam 'Arafah. Maka 'Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, malam 
ini adalah malam 'Arafah sedangkan aku melaksanakan tamattu' dengan Umrah lebih 
dahulu?" Maka bersabdalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadanya: "Urai dam 
sisirlah rambut kepalamu, lalu tahanlah Umrahmu." Aku lalu laksanakan hal itu. Setelah aku 
menyelesaikan haji, beliau memerintahkan 'Abdurrahman pada malam hashbah (Malam di 


Muzdalifah) untuk melakukan Umrah buatku dari Tan'im, tempat dimana aku mulai 
melakukan manasikku." 


Bab: Mengurai rambut bagi wanita yang mandi dari haidl 


7 2 2 szi ل‎ Pu) 5 ر ر‎ 
Eta PNS AWAK JAE SS 


A 


Lag 


APN Par gana JENANG تيوسام‎ SEN رسو لاله صل‎ IS الذي‎ 
SA JR LEK ga Poin JB gi gang Pan JG gang AY LAH 
Ba e NG Aa pala Adegan Kerana S3 


w LA 


KE مي‎ afa TSI, حَتَّى‎ ARAH Peda SE و‎ NANG وَانَقْضِي‎ 


bat ati 


WAGE PAE ijt EEEE sAN 


ر 


Pp 


KAN 5 IN TAN 


306. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah berkata, "Kami keluar bertepatan 
saat nampak hilal bulan Dzul Hijjah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: 
"Siapa yang ingin memulai haji dengan Umrah hendaklah ia lakukan. Sekiranya aku tidak 
membawa hewan sembelihan, aku lebih suka melakukan Umrah lebih dahulu." Maka 
sebagian para sahabat ada yang memulai dengan Umrah dan ada yang memulai dengan haji. 
Sedang aku termasuk di antara yang mulai dengan Umrah. Maka ketika hari Arafah aku 
mengalami haid, aku lalu mengadukan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau lalu bersabda: "Tinggalkanlah Umrahmu. Uraikan rambut kepalamu lalu sisirlah, 
kemudian mulailah talbiah dengan haji." Maka aku pun laksanakan perintah beliau, hingga 
ketika tiba malam Hashbah (Malam di Muzdalifah), beliau memerintahkan 'Abdurrahman bin 
Abu Bakar untuk menemaniku. Maka aku keluar menuju Tan'im, lalu bertalbiah dengan 
Umrah sebagai ganti Umrahku sebelumnya." Hisyam berkata, "Dan dalam hal itu tidak ada 
denda baik berupa hadyu (menyembelih), puasa atau pun sedekah." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: "Yang kejadiannya sempurna dan yang tidak sempurna" 


002 


Tn JA Pn س‎ ANA Ag {2 Pa 0 e MNT MS 22 
N PN وَسَلَّمَقَالَإنَللََحَرَوَجَلَّوَ‎ 


PITA Za < 


راان ag EES AKAGA a‏ 3 جل کيب ف طن آم 


307. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari 'Ubaidullah bin Abu Bakar dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu Malaikat dalam 
rahim seseorang. Malaikat itu berkata, 'Ya Rabb, (sekarang baru) sperma. Ya Rabb, segumpal 
darah!, Ya Rabb, segumpal daging! ' Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaan- 


Nya, Malaikat itu bertanya, "Apakah laki-laki atau wanita, celaka atau bahagia, bagaimana 
dengan rizki dan ajalnya? ' Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya selagi berada dalam 
perut ibunya." 


Bab: Bagaimana wanita yang sedang haidl melakukan ihram (dan bertalbiyah) hajji 
dan 'umrah 


AR 


MAA Jaa SEN SALE Kan Pe‏ عنعن وَةَعَرْعَايشَةَقالك 
gana JANGGA ababe Naba gala pala PAN; AN aa A‏ 55 مِنَّامَنَأَهَلَ بح قَقَدِسَنَا 


LA 
P 


SANA o bkin Bea a 212A ANTARA TK 


5 عم‎ 3 2 A 2 5 5 7 2 - 
کان‎ T BARA فليم‎ TA ا‎ KAN Fine jad 
2 م‎ 04 3 


Into وَأَمَتَقط‎ gali iá ara e 


BIA باي كر‎ PA NE En حى‎ BESI ر العم‎ da3 3 بح‎ 5 


2G» ۶2ر‎ 327 Ketat 
م‎ Ap 


308. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari "Aisyah berkata, "Kami keluar 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada saat haji Wada'. Di antara kami ada 
yang bertalbiah dengan Umrah dan ada pula yang bertalbiah dengan haji. Ketika kami sudah 
sampai di Makkah, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berihram 
dengan Umrah dan tidak membawa sembelihan, maka hendaklah dia bertahallul. Dan 
barangsiapa berihram dengan Umrah dan membawa sembelihan, maka janganlah 
bertahallul kecuali setelah menyembelih hewan pada hari Nahr (hari penyembelihan). Dan 
barangsiapa bertalbiah (memulai) dengan haji, hendaklah menyempurnakan hajinya." 
'Aisyah berkata, "Kemudian aku mengalami haid dan terus terjadi hingga hari 'Arafah, dan 
aku tidak bertalbiah kecuali dengan Umrah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan aku untuk menguraikan (rambut) kepalaku dan menyisirnya, lalu bertalbiah 
dengan haji dan meninggalkan Umrah. Maka aku laksanakan hingga aku merampungkan 
hajiku. Kemudian beliau mengutus saudaraku, 'Abdurrahman bin Abu Bakar untuk 
menemaniku dan memerintahkan aku agar aku berumrah dari Tan'im sebagai ganti 
Umrahku sebelumnya." 


Lk 


Bab: Awal dan akhir masa haidl 
حبش‎ NE ga NGAHAT KAS AA WAN ERA Ag KEH اله بن‎ US ANG 
AA, óK ala ale DIAN PES 
و صل‎ JBS NG AMAN ce SAH 


ri rai 


309. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah bahwa Fatimah 
binti Abu Hubaisy mengalami istihadlah (mengeluarkan datah penyakit). Maka aku bertanya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau menjawab: "Itu seperti keringat dan 
bukan darah haid. Jika haid datang maka tinggalkanlah shalat dan jika telah selesai mandilah 
dan shalatlah." 


Bab: Wanita haidl tidak menggadla shalat yang ditinggalkannya ketika sedang haidl 


NGARAH Ker SAS ISA EA SAS AR حَدَكْنَامُوسَى‎ 


aAa w 


- 
و krr‏ 8 و 


Ya sa NAWAS DIA ا انت كاحي‎ SALES A5 ANU ASI 
KE NG ENG اماب أو‎ 


310. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammam berkata, telah menceritakan kepada kami Oatadah berkata, telah 
menceritakan kepadaku Mu'adzah, bahwa ada seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah, 
"Apakah seorang dari kita harus melaksanakan shalat yang ditinggalkannya bila sudah suci?" 
'Aisyah menjawab, "Apakah kamu dari kelompok Khawarij! Sungguh kami pernah mengalami 
haid di sisi Nabi shallallahu "alaihi wasallam, dan beliau tidak memerintahkan kami untuk 
itu." Atau Aisyah mengatakan, "Kami tidak melakukannya (menggadla')." 


Bab: Tidur bersama istri yang sedang haidl dan berselimut bersamanya dengan 
pakaian yang dipakainya 


[d 


PI , عَ نأ‎ ana WBS NG يحفص‎ ah ااه‎ 
BIAR PEMAIN سلمف‎ SEN Ya ANA AA 
SEN SE eni da sale Ar AA ياب جيضتي فليس اقا لير ول‎ 


A £ A A 


ISIS 1 LS 32 WL alas At DIAN 5 SAS EA مَعَهُفي‎ 
AAN Gya ao عَلَيَهوَسَلَم مِنَإِتَاوِوَ‎ aké NGA na 


311. Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia 
menceritakan kepadanya, bahwa Ummu Salamah berkata, "Saat aku berada dalam satu 
selimut bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku mengeluarkan darah haid, kemudian 
pelan-pelan aku keluar dari selimut mengambil pakaian (khusus untuk haid) dan 
mengenakannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadaku: "Apakah kamu 
sedang haid?" Aku jawab, "Ya." Beliau lalu memanggil dan mengajakku masuk ke dalam 
selimut." Zainab berkata, "Ummu Salamah menceritakan kepadaku bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam juga menciumnya saat beliau sedang berpuasa. Ummu Salam berkata, "Aku 
pernah mandi junub dalam satu bejana bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Menggunakan pakian khusus untuk haidl selain pakaian saat suci 


A A PA A A 
صر صر‎ Z 2 / Pd A - 
WAN Luka LL fA مخ م و كدودر‎ fg 2 22223 214١ > ل‎ NG LA | |" 
Íz le (213 Íz 2 NAN MN SA 
عن عن عن ر ينب بس الى عن‎ 
2 چت جت ر‎ Q a = ہن‎ 
"s A "s 
A 


- 2 و‎ Pd PA 7 A 

2 27 #2 z و‎ G Pa Z, °% PA 

- ANNA AK ANG 1 5 so Inn PA Ae. LA = y SINA AAE 

CI‏ نَامَعَ 4 لله عليدو مضطجعةفي نميلة حضت فاسّللت Su‏ ب 
D 2 44‏ 2 


TAN مَعَدْ‎ Laba EN NI aaa 
312. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu 
Salamah berkata, "Ketika aku berbaring bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam satu 
selimut aku mengalami haid. Maka aku pergi diam-diam dan mengambil baju khusus haidku, 
beliau bertanya: "Apakah kamu sedang haid?" Aku jawab, "Ya." Beliau lalu memanggilku, 
maka aku pun berbaring bersamanya dalam satu selimut." 


Bab: Wanita haid menghadiri shalat dua Hari Raya dan mendegarkan khutbah dan 
do'a bagi Kaum Muslimin namun mereka dijauhkan dari tempat shalat 


رر 2 


SAS Si‏ حَفُصةَقَالَت LES‏ انها 
A > Z‏ - 
Pd Pd Z -X Pad P a A‏ ل ام A 4 A‏ 
33235 العيد ي فَقَدِمَتٌ ESA s TENGE AN‏ عَنّأ akeh‏ 35 أ KY‏ 
z ng Z “gg‏ 
A A 7‏ 
عر امع الب صل ES EN‏ عَشَرَةغَرْوَةّوَ pana PES‏ س ٽ قات GAES‏ 
os 7 7 44‏ ر 4 Sa‏ 
A‏ 
2 س ر A SA ng Da a D‏ 7 هورم Aa‏ و P‏ 
LN‏ و فو SG) ANAA JA ka ALA SA A SAS‏ 
وتقوم صى حري Pra sS‏ : ل : 
و 
A 5 -‏ 000 در MAAP As As AVEAI SA‏ ?22022272 6 
IEEE 5‏ ب صَاحِبَتبَامِنَ جِلبَابَاوَ لتشهد الخيروَدَعَوَةًا لمسَلمين 


A A z 


22r‏ و Í 7 e‏ ور G‏ رت D‏ 7 رهم 
MA PA aa bt 2 AG‏ له سوم 91 BASA‏ و د AA RA ké‏ 
AL nasa‏ سا Na‏ صل الله يدو UE‏ بأ تَعَمْوَ NS SSS‏ 


dana F Dut‏ دراه BAN BA Ab a LA LA‏ ور ير 
Gl ale Ang‏ ذوات الخدو ر أوَالْعَوَاتِنَدْوَاتَالْخَدورِوَالْحِيّض 


Ng PAN AA 


DA A 2 qz 4 2 و‎ 2 A 2 و در و‎ 2 
CAN فقال ت‎ Gak E Mada aks IE Jaa) الْحَيرَوَدَعَوَةَالْمَؤْمِنِينَوَيَعْتَرِل الحَيِّضِ‎ AGEN و‎ 
LD م لسر وهر حم دار‎ 
كذا‎ GAS Gas re Ng 


313. Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Salam- berkata, telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab dari Ayyub dari Hafshah berkata, "Dahulu kami 
melarang anak-anak gadis remaja kami ikut keluar untuk shalat pada dua hari raya. Hingga 
suatu hari ada seorang wanita mendatangi desa Oashra Banu Khalaf, wanita itu 
menceritakan bahwa suami dari saudara perempuannya pernah ikut berperang bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak dua belas peperangan, ia katakan, 'Saudaraku itu 
hidup bersama suaminya selama enam tahun." la menceritakan, "Dulu kami sering 
mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus orang yang sakit." Saudara perempuanku 
bertanya kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, "Apakah berdosa bila seorang dari kami 
tidak keluar (mengikuti shalat 'led) karena tidak memiliki jilbab?" Beliau menjawab: 
"Hendaklah kawannya memakaikan jilbab miliknya untuknya (meminjamkan) agar mereka 


dapat menyaksikan kebaikan dan mendo'akan Kaum Muslimin." Ketika Ummu 'Athiyah tiba 
aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu mendengar langsung dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Ummu 'Athiyah menjawab, "Ya. Demi bapakku!" Ummu 'Athiyah tidak 
mengatakan tentang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali hanya mengatakan 'Demi 
bapakku, aku mendengar beliau bersabda: "Hendaklah para gadis remaja dan wanita-wanita 
yang dipingit di rumah, dan wanita yang sedang haid ikut menyaksikan kebaikan dan 
mendo'akan Kaum Muslimin, dan wanita-wanita haid menjauh dari tempat shalat." Hafshah, 
"Aku katakan, "Wanita haid?" Wanita itu menjawab, "Bukankah mereka juga hadir di 
'Arafah, begini dan begini?" 


Bab: Jika seorang wanita mengalami tiga kali masa haidl dalam sebulan dan apa 
yang harus dilakukannya dalam masa-masa haidl 


hr در‎ e man 5 و‎ A AAL 2 1م وء‎ na ر‎ 
AE NAS 38537253 Mma Sej بو‎ en ek 


- 
ر 4 


SIANG Kab قلا‎ st NYENG asah صل اله ا‎ Bes an 


Cm < 


Ila Aa MEN EA دعي‎ 0 Lab NY 


314. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja' berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah berkata, Aku mendengar Hisyam bin 'Urwah berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Bapakku dari 'Aisyah bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy bertanya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, katanya, "Aku mengeluarkan darah istihadlah 
(penyakit). Apakah aku tinggalkan shalat?" Beliau menjawab: "Jangan, karena itu hanyalah 
darah penyakit seperti keringat. Tinggalkanlah shalat selama masa haidmu, setelah itu mandi 
dan kerjakanlah shalat." 


Bab: Cairan kuning dan coklat yang keluar diluar masa-masa haidl 


å 4 s2 ل اع يم م‎ A - - 4 A 
KNK DAHAN SAE إنَمَاعِيلعَنْ أَيُو‎ ian ف فيد‎ Cet تعدا‎ 
ANA YY 


315. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Isma'il dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu 'Athiyyah berkata, "Kami tidak 
menganggap warna keruh dan kekuningan sebagai sesuatu dari haid." 


Bab: Darah (penyakit) istihadlah 


Pen Bajang A A D Isa 
ر“‎ a An 0 23 21 AN 
KAE 2363 E D KEM اص‎ 


316. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada kami M'an berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Dzi'b dari Ibnu Syihab 


dari 'Urwah dan dari 'Amrah dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Ummu 
Habibah mengeluarkan darah istihadlah (darah penyakit) selama tujuh tahun. Lalu ia 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang masalah itu. Beliau lalu 
memerintahkan kepadanya untuk mandi, beliau bersabda: "Ini seperti keringat (darah 
penyakit)." Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali shalat." 


Bab: Seorang wanita mengalami haidl setelah melaksanakan thawaf ifadalah 


MA gu م وو‎ 5 


AN EN PE Neng Ml ES LELE PE يوسف‎ HAN راغا‎ 


3G 


AAL ase عليه‎ Ja SAN EA NE ai ae 
Kipas are AN AN وسو‎ ea AA ga Sapa IN يَارَسُو‎ kaa Para 
MA EKA 233 


317. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Bapaknya dari 
'Amrah binti 'Abdurrahman dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata 
kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, Shafiyyah binti Huyai 
sedang haid?" Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menjawab: "Jangan-jangan dia 
menyusahkan kita! Apakah dia thawaf bersama kalian?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau lalu 
bersabda (kepada Shafiyyah): "Ikutlah keluar." 


sea 1 KG MA BAEENT a o م ےا و‎ 


A 


PA 
A LAA ا‎ 


| كتف‎ jet ا‎ P. 6 Lag sea as me 


Ph ala LA AI AS 


318. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari 'Abdullah bin Thawus dari Bapaknya dari Ibnu 'Abbas berkata, "Wanita 
yang haid diberi keringanan untuk nafar (meninggalkan Mina), dan pada mulanya Ibnu Umar 
melarang hal itu, namun kemudian aku mendengar ia mengatakan, 'Wanita haid boleh nafar 
karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberi keringanan buat mereka." 


Bab: Jika wanita yang sedang mengalami haidl melihat tanda-tanda suci 


SENI 3125233 PE APN وس ڪَ نزمر‎ AA a 
d3 KANAKA بَرَتَ فَاغْسِلِ‎ ASES KAN ea Pp الى‎ 2 LANG kasa و‎ LZS 


319. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dari Zuhair berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika datang haid maka tinggalkanlah shalat, dan bila 
telah berakhir maka bersihkanlah darah darimu lalu shalatlah." 


Bab: Menshalatkan wanita yang meninggal dunia dalam keadaan nifas serta 
sunnah-sunnahnya 


- - - E 5 TAU Lg < „2 ah ر ر‎ 
KE KATAH ا غو تاش شف‎ NGANG AE AH قَالَ‎ Ki 
PA A A 


Gala “عليه‎ NGABA GAK نتفي بَطَنٍ‎ SE EN NAN NG 


Z 


320. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Suraij berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Syababah berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Husain Al 
Mu'alim dari 'Abdullah bin Buraidah dari Samrah bin Jundub, bahwa ada seorang wanita 
yang meninggal dunia karena hamil. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menshalatinya 
dan beliau berdiri di bagian tengah (jenazah) nya." 


TEMA pat SHA عو‎ PJT ISA ك قال‎ KA LAN GAS 


Tar: SAE YANG 35% Sana ; LIL JIN AE GENG ANA ba اماه‎ 
ALA شو لاله صل‎ Sera ai KA وَهِيَ‎ ANI KO gta pita 
ER SI ash Aa 


321. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Mudrik berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Hammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah 
nama aslinya adalah Al Wadldlah sebagaimana dalam kitabnya, ia berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Sulaiman Asy Syaibani dari 'Abdullah bin Syaddad berkata, Aku 
mendengar bibiku Maimunah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa ia mengalami 
haid dan tidak melaksanakan shalat. Dan ia tidur di depan tempat sujud Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam yang saat itu sedang shalat di atas tikar (kecil) nya, jika sujud 
beliau maka sebagian kainnya mengenaiku." 


Kitab: Tayamum 


Bab: Firman Allah "Lalu kalian tidakmendapatkan air, maka bertayamumlah..." 


IM 


c HA sali ا خر امالك غ عدا مب الگا‎ Gah pe BE 


Pa EN aa padi Ae‏ ل الله صل الک ANG al yA‏ حَنَّى إا 
MEN, pai‏ انطع AG Ae‏ سو AS gaski kê ka GEN LEAN‏ 


La Av : PEA u P 3 p 
LABA EL Sae PTN IS aN SANA AN مدو للفو‎ aa 


Nas Pee aan AAAA Ga AN برشو‎ 


و 


asa ا‎ 4 A4 selasa, > ANE 
SAN ابو بكر‎ iha sad ما و‎ JEN AN 


N 


aa ALE SA AKA Na AG meli بِيَدِوف‎ Asas 


41 se 


LA DANA Wa ea EE Ana AENG 


A 


A 


EÉ اي‎ PEINE Sadi IS II NN: AI 
IN JABAR 


322. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari "Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya dari 'Aisyah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam dalam salah satu perjalanan yang dilakukannya. Hingga ketika kami sampai di 
Baida', atau tempat peristirahatan pasukan, aku kehilangan kalungku. Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan para sahabatnya mencarinya sementara mereka tidak berada dekat air. 
Orang-orang lalu datang kepada Abu Bakar Ash Shidig seraya berkata, "Tidakkah kamu 
perhatikan apa yang telah diperbuat oleh 'Aisyah? Dia telah membuat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan orang-orang tertahan (dari melanjutkan perjalanan) padahal mereka 
tidak sedang berada dekat air dan mereka juga tidak memiliki air! ' Lalu Abu Bakar datang 
sedangkan saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pahaku. 
Abu Bakar lalu memarahiku dan mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah untuk 
(Abu Bakar) mengatakannya. la menusuk lambungku, dan tidak ada yang menghalangiku 
untuk bergerak (karena rasa sakit) kecuali karena keberadaan Rasulullah yang di pahaku." 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bangun di waktu subuh dalam keadaan 
tidak memiliki air. Allah Ta'ala kemudian menurunkan ayat tayamum, maka orang-orang pun 
bertayamum." Usaid bin Al Hudlair lalu berkata, "Tidaklah Aisyah kecuali awal dari 
keberkahan keluarga kamu wahai wahai Abu Bakar!" "Aisyah berkata, "Kemudian unta yang 
aku tunggangi berdiri yang ternyata kami temukan kalungku berada dibawahnya." 


2 


EGG PEN e CAGE ن‎ HASAN SA 


- 


AA SAN PAS AA AN naa Pa aa ng Da 


SE A ر‎ KAE - Lc 0 و ره و‎ 
جعلت‎ 5 D ce => Na Ana 
Ne Po TA 

A 


SEMEN أجلت ل‎ JEANS gi ERTER Hs الأو‎ 
i AN Ka إلى قو مه حاصو ر بعت‎ yy 


323. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan -yaitu Al 'Awaqi- telah 
menceritakan kepada kami Husyaim berkata. (dalam jalur lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepadaku Sa'id bin An Nadir berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Husyaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Sayyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yazid -yaitu Ibnu Shuhaib Al Fagir- berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Jabir bin 'Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diberikan lima 
perkara yang tidak diberikan kepada orang sebelumku,: aku ditolong melawan musuhku 
dengan ketakutan mereka sejauh satu bulan perjalanan, dijadikan bumi untukku sebagai 
tempat sujud dan suci. Maka dimana saja salah seorang dari umatku mendapati waktu shalat 
hendaklah ia shalat, dihalalkan untukku harta rampasan perang yang tidak pernah dihalalkan 
untuk orang sebelumku, aku diberikan (hak) syafa'at, dan para Nabi sebelumku diutus 
khusus untuk kaumnya sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia." 


Bab: Bagaimana bila tidak mendapatkan air dan debu? 


TENAGA GR SS EK AN KE A SSS 


MAP 5 KA Aa a Bp‏ عَلَيموَسَلَمْرَجْلَاكَوَ جَدَهَا 
36 كم ú sál AAK ó ES A‏ املكو KANG Ska‏ 


PA 5 A 


UA‏ بن حصو ALE AN ani‏ اه 
A‏ 


324. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari 
Bapaknya dari 'Aisyah bahwa ia meminjam kalung kepada Asma' lalu hilang. Maka Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam mengutus seseorang untuk mencarinya hingga kalung itu pun 
ditemukan. Lalu datanglah waktu shalat sementara mereka tidak memiliki air, namun 
mereka tetap melaksanakannya. Setelah itu mereka mengadukan peristiwa itu kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hingga turunlah ayat tayamum. Usaid bin Al Hudlair 
lalu berkata kepada 'Aisyah, "Semoga Allah membalasmu dengan segala kebaikan. Sungguh 
demi Allah, tidaklah terjadi suatu peristiwa menimpa anda yang anda tidak sukai kecuali 
Allah menjadikannya untuk anda dan Kaum Muslimin sebagai kebaikan." 


Bab: Tayamum bagi mugim yang tidak mendapatkan air 


Pan rage ورور 2ے‎ DAN bin 503 Pen NG قال‎ KE جا‎ 


Kis £ asa Jaga 3 pad يسار مو‎ CENE E 


Pi 


KAA NGABA NG KA AAN Pr كالاب‎ aa ed لجن ب‎ 


Ye 


Co 


Pd 


55 Sasa اله‎ Ie SANA BLA JA Skala يحل‎ pa 
anas Egi 33 فَمَسَحَبِوَ‎ £ San 


LAN 


TI 
Ji 


325. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj ia berkata, "Aku mendengar Umair mantan 
budak Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku dan Abdullah bin Yasar, mantan budak Maimunah, isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat pergi, hingga ketika kami sampai kepada Abu 
Juhaim Ibnul Harits bin Ash Shimmah Al Anshari, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kembali dari Bi'ar Jamal (nama tempat), lalu ada seorang laki-laki menemui beliau 
seraya memberi salam, namun beliau tidak membalasnya. Beliau kemudian menghadap ke 
arah dinding, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya. baru kemudian membalas 
salam kepada orang itu." 


Bab: Apakah orang yang bertayamum meniup debu ditelapak tangannya? 


LA 


حَدَكَنَ naa Ss BN‏ حَدَّكَنَا LE‏ :در ع سَعيد ی Walteri PE‏ 
دم شعبّه MAE a Te‏ بن أبَرَىعَنّأبيه 


A 


5 Ar GAL KESAN BELA NIS AL BLAI sae 


4 2. 4 LA رورو‎ > Su 
w 


S اما أَكَافَكَمَكَكْتُ قَصَلَيتُ كذ‎ sja senen IÉ pas SN LSI 
س‎ NG la gas D ep. A 
LAS gaga 9 ر مسح ماو‎ AE Fa asa عله‎ ZA 


326. Telah menceritakan kepada kami Adam ia berkata; telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hakam dari Dzar dari Sa'id bin 
'Abdurrahman bin Abza dari Bapaknya berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Umar Ibnul 
Khaththab dan berkata, "Aku mengalami junub tapi tidak mendapatkan air?" Maka berkata 
lah 'Ammar bin Yasir kepada 'Umar bin Al Khaththab, "Tidak ingatkah ketika kita dalam suatu 
perjalanan? Saat itu engkau tidak mengerjakan shalat sedangkan aku bergulingan di atas 
tanah lalu shalat? Kemudian hal itu aku sampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
dan Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sebenarnya cukup kamu melakukan begini." 
Beliau lalu memukulkan telapak tangannya ke tanah dan meniupnya, lalu mengusapkannya 
ke muka dan kedua telapak tangannya." 


Bab: Bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan 


2 Ld 2 و . 4 و‎ 2. “2 $ ٠. w PA 
f PE aE Jati EN AS EGE G 
A - Pa A Z 9 3 
و‎ A 


AAEE KA Paya A a 
KN TES AE عَنَابَنِعَبَّدِ‎ MBAH SE KA a Sasa 


PEANDA DEA AKA 
327. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj dia berkata: telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah telah mengabarkan kepada kami Al Hakam dari Dzarri dari Sa'id bin "Abdurrahman 
bin Abza dari bapaknya, telah berkata, pula 'Ammar tentang maslah ini; Maka Syu'bah 
memukulkan telapak tangannya ke tanah lalu mendekatkannya kepada mulutnya kemudian 
mengusapkannya ke mukanya dan kedua telapak tangannya. Dan telah berkata An Nadlar 
telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dia berkata: saya mendengar Dzarr 
berkata, dari Ibnu Abdurrahman bin Abzaa, berkata Al Hakam; dan aku telah mendengarnya 
dari Ibnu Abdurrahman dari ayahnya berkata: Ammar berkata:. 


LA 


Sen EME ee Se AN 5 بن‎ 2 SABAN 4 ita 
SENI a وك‎ Lah 


328. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Dzar dari Ibnu "Abdurrahman bin Abza dari 
Bapaknya bahwa ia pernah melihat 'Umar saat 'Ammar bertanya kepadanya, "Kami sedang 
dalam perjalanan, kemudian kami junub?" dia menjawab, "Hendaknya bertayamum." 


png aan deh سر‎ PA AANG AS بن‎ KA NA 
NA ka 5 : LAN ANE VEKIS LN UE A A IKA 


25 


gi Bg‏ ر وم DAA KS g‏ 5 ان ا و عند 

SA Né DEE ES BE AN igh Aa لكفين حدثتا‎ 13 
- NM. Got l3 2° 1 Jok 

NG‏ شهدت JUS gas‏ وَسَاقَالْحَدِيتٌ 


329. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Syu'bah dari Al Hakam dari Dzar dari Ibnu "Abdurrahman bin Abza dari 'Abdurrahman 
bin Abza ia berkata: Ammar berkata kepada Umar, "Aku bergulingan (di atas pasir) lalu 
menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda: "Cukup bagimu 
(mengusap debu) pada muka dan kedua telapak tangan." Telah menceritakan kepada kami 
Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Dzar dari Ibnu 
'Abdurrahman dari 'Abdurrahman bin Abza ia berkata, "Aku melihat Umar ketika Ammar 
bertanya kepadanya....lalu ia menyebutkan hadits." 


BANI Be LA حَدَتْتَاسْعَبَةَحَنَ‎ IKA SKG KE as NE NYA 
KA GA و‎ grah Donal NE A No ab KL Ian 6 


330. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar ia berkata: telah 
menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam 
dari Dzarr dari Ibnu 'Abdurrahman bin Abza dari Bapaknya ia berkata, " Ammar berkata, 
"Nabi shallallahu "alaihi wasallam memukulkan telapak tangannya ke tanah lalu 
mengusapkan pada muka dan kedua telapak tangannya." 


Bab: Tanah yang bersih cukup sebagai sarana bersuci bagi Kaum Muslimin sebagai 
pengganti air 


4 4 
له ع اد عقي‎ A A INA LA Paud 79 


ag 2 وور 3 يم مه 2474 م| م م‎ 227 EN MEGAN LANGEN 7 
US أَبُورَجَاءِعَنَعِمَرَانَقَالَ‎ Sas قال‎ SAS قال‎ aa LPG AE NGALA SS 


JAE NA AS JAN آ خر‎ ES é ك‎ CA sela gal PAN Ag 


5 


m‏ فر GANGA D BEAN AI SE pom LANGGÊNG YG‏ لعي 
KANAL std; Pa Da‏ مو És g GI la sa: LE GELANG‏ 


Pai 


MAL bian PIN مَايَحَدت‎ SE Las AS A 


LANG AB II ASI 285 SES 3) 
Y GEAR UII | Kera Va rata Put صل‎ LA PA 


ALA 14 


ME ISA Ga ga E s yon JUNI sani KE قَسَارَ‎ JAS IN جلو‎ ng 
Jasad Ya aaa Er IS jk Ja Pa la SEN 
Paan ga PAS جَتَابَةوَلَامَاءكَالَعَكَيْكَ‎ PA 


KAN JELEK ميه ابو ر‎ É UI ab من‎ SAN Ad) 


£ AI 4 


Aug مِنْمَاءِعَلَ بور‎ Mahan Sio ا55‎ AN AAS 36 


D Z 


قَالَتَعَهَدِي بِالْمَاءِآَمَيهَذِوِالسَاعَدَوَتَمَدْنًا خُلُو ALL‏ ذَاكَالَت إِلَأَينَقَالَا إلْرَسُو 


ANNA AH ALS Bina KE BAH SIB الَذِي‎ SE 34 Al LA [oá 


A 4 


TANI SANI pa HARI GEN NGE an pala AE صل ا‎ 
SIG PANAI III اهَهَمَا و‎ BT سَطِيحَتَيْنِوََوَ‎ Fin gadel فيه مأو‎ Éh; 


A 


اسَقوَاوَاسَتَقَواقَسَقَى مَنّشَاءَوَاسَتَقَى مَنّشَاءَوَ گان آخ AYAH KAN LAA‏ 


P 


2 ار‎ 272 hora PA p A وهر‎ - E 
َه‎ UE SANA SJ BI pnya 
TANYA Aa SA KA la sala Par ál LAN 
Pa E a 
KERA زامن ماك ميا و ڪاله هو‎ Gana SU لكب يكيم اقا ل‎ 


2 


A MAA GS i قات الم‎ Aa زر‎ AN 
Í > WEH 2N L2 Ls 03 م م‎ I ا حك ار‎ NIK GAN 
Sei God الاس منَبين هذهو‎ TA asha BUS کذاو‎ ADA 


36 LA 


EA AG رض أو‎ KUEN SMAN JI KS BEAN 
Gu لت‎ kasa هي‎ Ta بون‎ Sd US MAI 3 لِك مو نعل من‎ 


- و 
rgs‏ رر ر 7 Pa‏ 


ALS Abad ariana Na Sia CNG A‏ في الإِسَلامقالَ 


MN a [الصابيين) فر‎ IN قال بُو‎ send ج من دين‎ E A 


267 


HA E PLANI; a 


ف 


3 


DA Z رع‎ 0 


WA 
SEN na LA a NANG JE 


an, 


RNS ÉA 
331. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepadaku 
Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami 'Auf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Raja' dari 'Imran berkata, "Kami pernah dalam suatu perjalanan bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami berjalan di waktu malam hingga ketika sampai di akhir 
malam kami tidur, dan tidak ada tidur yang paling enak (nyenyak) bagi musafir melebihi yang 
kami alami. Hingga tidak ada yang membangunkan kami kecuali panas sinar matahari. Dan 
orang yang pertama kali bangun adalah si fulan, lalu si fulan, lalu seseorang yang Abu 'Auf 
mengenalnya namun akhirnya lupa. Dan 'Umar bin Al Khaththab adalah orang keempat saat 
bangun, Sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila tidur tidak ada yang 
membangunkannya hingga beliau bangun sendiri, karena kami tidak tahu apa yang terjadi 
pada beliau dalam tidurnya. Ketika 'Umar bangun dan melihat apa yang terjadi di tengah 
banyak orang (yang kesiangan) -dan 'Umar adalah seorang yang tegar penuh keshabaran-, 
maka ia bertakbir dengan mengeraskan suaranya dan terus saja bertakbir dengan keras 
hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terbangun akibat kerasnya suara takbir "Umar. 
Tatkala beliau bangun, orang-orang mengadukan peristiwa yang mereka alami. Maka beliau 
bersabda: "Tidak masalah, atau tidak apa dan lanjutkanlah perjalanan." Maka beliau 
meneruskan perjalanan dan setelah beberapa jarak yang tidak jauh beliau berhenti lalu 
meminta segayung air untuk wudlu, beliau lalu berwudlu kemudian menyeru untuk shalat. 
Maka beliau shalat bersama orang banyak. Setelah beliau selesai melaksanakan shalatnya, 
didapatinya ada seorang yang memisahkan diri tidak ikut shalat bersama orang banyak. 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Wahai Fulan, apa yang menghalangimu 
untuk shalat bersama orang banyak?" Orang itu menjawab, "Aku lagi junub, sementara air 
tidak ada." Beliau lantas menjelaskan: "Kamu cukup menggunakan debu." Kemudian Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan perjalanan hingga akhirnya orang-orang mengadu 
kepada beliau bahwa mereka kehausan. Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam meminta 
seseorang yang bernama Abu Raja' -namun 'Auf lupa- dan 'Ali seraya memerintahkan 
keduanya: "Pergilah kalian berdua dan carilah air." Maka keduanya berangkat hingga 
berjumpa dengan seorang wanita yang membawa kantung-kantung berisi air dengan 
untanya. Maka keduanya bertanya kepadanya, "Dimana ada air?" Wanita itu menjawab, 
"Terakhir aku lihat air di (daerah) ini adalah waktu sekarang ini. dan perjalanan kami ini juga 
dalam rangka mencari air." Lalu keduanya berkata, "Kalau begitu pergilah". Wanita itu 
bertanya, "Kalian mau kemana?" Keduanya menjawab, "Menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." Wanita itu bertanya, "Kepada orang yang dianggap telah keluar dari agama 
(Shabi'i)?" Keduanya menjawab, "Ya dialah yang kamu maksud." Kemudian kedua sahabat 
Nabi itu pergi bersama wanita tersebut menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Keduanya 
kemudian menceritakan peritiwa yang baru saja dialami. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
lalu bersabda: "Turunkanlah dia dari untanya." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
meminta bejana air, beliau lalu menuangkan di mulut kantung-kantung air (milik wanita itu), 
beliau lepas ikatan kantung-kantung air tersebut seraya berseru kepada orang banyak: 
"Ambillah air dan minumlah sesuka kalian!" Maka orang-orang memberi minum (tunggangan 
mereka) dan meminum sesuka mereka. Dan akhir, beliau memberi seember air kepada 
orang yang tadi terkena janabah. Beliau lalu berkata kepadanya: "Pergi dan mandilah." Dans 
ambil berdiri wanita tersebut mengamati apa yang diperbuat terhadap air kepunyaannya. 
Demi Allah, kejadian tadi telah membuatnya terperanjat dan juga kami, kami saksikan airnya 
bertambah banyak dibanding saat yang pertama. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Berkumpulkan (makanan) untuknya." Maka orang-orang pun mengumpulkan 
makanan berupa kurma, tepung, sawig (campuran antara susu dengan tepung) untuk wanita 
tersebut. makanan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kain, mereka menaikkan wanita 
tersebut di atas kendaraan dan meletakkan makanan tersebut di depannya. Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada wanita tersebut: "Kamu mengetahui bahwa kami 
tidak mengurangi sedikitpun air milikmu, tetapi Allah yang telah memberi minum kepada 
kami." Wanita tersebut kemudian pulang menemui keluarganya, mereka lalu bertanya, 
"Wahai fulanah, apa yang membuat kamu terlambat?" Wanita tersebut menjawab, "Suatu 
keajaiban! Aku bertemu dengan dua orang laki-laki yang kemudian membawaku bertemu 
dengan seorang yang disebut Shabi'l, lalu laki-laki itu berbuat begini begini. Demi Allah, 
dialah orang yang paling menakjubkan (membuat kejadian luar biasa) di antara yang ada ini 
dan ini." Wanita tersebut berkata sambil memberi isyarat dengan mengangkat jari tengah 
dan telunjuknya ke arah langit, atau antara langit dan bumi. Maksudnya bersaksi bahwa dia 
adalah Utusan Allah yang hag. Sejak saat itu Kaum Muslimin selalu melindungi wanita 
tersebut dari Kaum Musyrikin dan tidaklah Kaum Muslimin merusak rumah atau kediaman 
wanita tersebut. Pada suatu hari wanita itu berkata kepada kaumnya, "Aku tidak 
memandang bahwa kaum tersebut membiarkan kalian dengan sengaja. Apakah kalian mau 
masuk Islam?" Maka kaumnya mentaatinya dan masuk ke dalam Islam." Abu 'Abdullah 
berkata, "Yang dimaksud dengan Shabi'i adalah keluar dari suatu agama kepada agama lain." 
Sedangkan Abu' "Aliyah berkata, "Ash-Shabi'un adalah kelompok dari Ahlul Kitab yang 
membaca Kitab Zabur." 


Bab: Jika seorang yang junub khawatir atas dirinya menjadi sakit, mati atau 
kehausan bila mandi, maka dia boleh tayamum 


Gin 
CA 
a 
G 
= 
& 
f 
€ 
IN 
E 


Zy و‎ 754 A XS AK 7 247 259, 
MB ea Ad عند‎ MAN EM En SAS 
A 


res é tuned 5 0 SALA ga ya 


rp 


332. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Muhammad -Yaitu Ghundar- telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman 
dari Abu Wa'il berkata, Abu Musa berkata kepada 'Abdullah bin Mas'ud, "Jika seseorang 
tidak menemukan air maka ia boleh tidak shalat." 'Abdullah menjawab, "Jika aku beri 
keringanan kepada mereka dalam masalah ini, maka ketika salah seorang mendapati musim 
dingin pasti ia akan berkata seperti ini 'yakni Tayamum dan shalat'. Abu Musa berkata, 
"Maka aku katakan, "Kalau begitu dimana kedudukan ucapan 'Ammar kepada 'Umar? ' 
'Abdullah bin Mas'ud menjawab: "Aku menganggap bahwa 'Umar tidak sepakat dengan 
pendapat ' Ammar." 


Kn S AIIE LIAA NCE NGE ي قال‎ SAE حفص‎ AA SAS 
sag 6. 


بي مو سى PAN‏ مو موسی 


£ r 
i 


KS Aa BLN ga NANG ENG JAE‏ يَصَنَهُ 


A 


NABA AN Éin HA PERASAAN ISAT Aga NG 


- A 


AÉ SI BAE مُوسَى‎ IA AA P 


“3 LX A at. 


ai (es PANE Naga sI A a 
هبدا هدًاقال َعَم‎ PUS ga SS 


333. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh berkata; telah menceritakan kepada 
kami Bapakku berkata; telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, aku mendengar 
Syagig bin Salamah berkata, aku pernah berada di dekat 'Abdullah bin Mas'ud dan Abu 
Musa, Abu Musa lalu berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu wahai Abu 
'Abdurrahman bila seseorang mengalami junub dan tidak mendapatkan air. Apa yang harus 
ia lakukan?" "Abdullah menjawab, "Ia tidak boleh shalat hingga mendapatkan air." Abu Musa 
berkata, "Bagaimana engkau menyikapi perkataan 'Ammar ketika Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepadanya 'Cukup bagimu begini'? 'Abdullah, "Apakah kamu tidak tahu 
kalau 'Umar tidak menerima pendapat tersebut?" Abu Musa kembali berkata, "Baik kita 
tinggalkan pendapat 'Umar! ' Tapi bagaimana sikapmu dengan ayat ini? ' 'Abdullah tidak 
mengerti apa yang harus ia katakan, lalu ia berkata, "Jika kami beri keringanan mereka 
dalam masalah ini, dikhawatirkan jika mereka merasa dingin dengan air, maka mereka tidak 
mau menggunakan air dan akan melakukan tayamum." Aku berkata kepada Syagia, 
'Hanyasanya 'Abdullah tidak suka adalah karena hal ini.' la menjawab, "Benar." 


Ca HA TER NA ADA 


Bab: Tayamum dengan sekali tepukan (menempelkan kedua telapak tangan pada 
debu) 


PN 


A 


واي مو ANGGANG‏ وخر از امول حت SSI‏ يد ASN RAN‏ يُصَلِ 


rp 


PANAS NG (EA KAA ھک‎ Aden gak فف‎ 
هَدَالِدَاكَالَ‎ JA SUS ESL AN gas aa Sad, ki Ny as Ag 
تق أو اوتناو تي عذال َيهوَسَلَم ف حَاجَةٍ‎ 


Ze 10 


أ اردقم کنر نٹ sang‏ كناو Sesak‏ كبشي لان 
HA 4 a‏ 3 ا en og‏ 


276 


Ji لم‎ gain KNA سح مار جه قال‎ BA ر‎ BADEN sa 


LA 
6 


dea‏ سرك KN sa I ha w sa‏ سم قول 


Fa 2 


CET EA PAI Ge TR AT SN Ss ka sai AWAN ATA Pen 


0 م‎ LAN اوس‎ EA او ا‎ A PEE a 7 ور‎ A 
Wae HIS 0 aa PI JNE IA EACAN 


e‏ ا 


Sol paris an AK يفيك‎ WUS قال‎ Abah pala غ‎ NATA 


334. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata: telah mengabarkan 
kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Syagig ia berkata: Aku pernah duduk 
bersama 'Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al Asy'ari. Lalu Abu Musa berkata kepadanya, 
"Seandainya ada seseorang mengalami junub dan tidak mendapatkan air selama satu bulan, 
apakah dia bertayamum dan shalat? Dan bagaimana pendapatmu dengan ayat ini di dalam 
Surah Al Maidah ayat 6: "(Lalu kamu tidak memperaleh air, maka bertayammumlah dengan 
tanah yang baik (bersih) '? 'Abdullah, "Seandainya mereka diberi keringanan dalam masalah 
ini, bisa jadi nantinya bila ada seseorang dari mereka yang kedinginan dengan air dia akan 
bertayamum dengan tanah." Syagig bertanya, "Apakah kalian tidak suka masalah ini karena 
faktor itu?" Dia menjawab, "Ya." Kemudian Abu Musa berkata, "Tidakkah kamu pernah 
mendengar ucapan 'Ammar kepada Umar, 'Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
mengutusku dalam suatu urusan, aku lalu junub dan tidak mendapatkan air. Maka aku pun 
berguling-guling di atas tanah seperti berguling-gulingnya hewan. Kemudian aku ceritakan 
hal tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: "Sebenarnya 
cukup buatmu bila kamu melakukan begini." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian 
memukulkan telapak tangannya ke permukaan tanah dan mengibaskannya, lalu mengusap 
punggung tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya, atau punggung telapak kirinya 
dengan telapak tangan kanannya, kemudian beliau mengusap wajahnya." Abdullah berkata, 
"Apakah kamu tidak tahu kalau 'Umar tidak menerima pendapat 'Ammar?" Ya'la 
menambahkan dari Al A'masy dari Syagig, "Aku pernah bersama 'Abdullah dan Abu Musa. 
Abu Musa lalu berkata, "Tidakkah kamu mendengar perkataan 'Ammar kepada 'Umar 
'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus aku dan kamu, lalu aku 


mengalami junub dan aku bergulingan di atas tanah. Kemudian kita temui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau lalu bersabda: 
"Sebenarnya kamu cukup melakukan begini." Beliau lalu memukulkan telapak tangannya ke 
tanah, lalu mengusap muka dan kedua telapak tangannya sekali." 


- 
-A Pd 


KN SS اعود دُعَ نَأ جَاء قال‎ AN JEANS EA Era Aas 


Aka? LIS Na Ja aa 3 scga PUAN Dak SA 

Ini aa IL IE NAN GS SAI قال ا رسو‎ Asa 
335. Bab. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Auf dari Abu Raja' berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Imran bin Hushain Al Khaza'i, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat seorang menyendiri dan tidak ikut shalat bersama orang banyak, beliau 
lalu bertanya: "Wahai fulan, apa yang menghalangi kamu untuk shalat bersama orang- 
orang?" Maka orang itu menjawab: "Wahai Rasulullah, aku mengalami junub dan tidak ada 
air." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wajib bagi kamu menggunakan tanah 
dan itu sudah cukup buatmu." 


Kitab: Shalat 

Bab: Bagaimana shalat diwajibkam pada malam Isra' 

PE TERNAMA i ANGEN Ca SN 

LANG a A AE Aa TATA عدت ارو لال صل‎ 
مُمْكلِى حِكمَدَوَإِيِمَانًا‎ ae bai e MB 


r ed 


TEAM AN LA LAN, MAN Ann AAN sag A 


A 


haii موي‎ IA هَل مك‎ Aa SANGA اقل‎ NAN Maa pa 


Pd A 


SESI Ja ANG ka sal‏ عو SER JE ENAK ANG‏ يَمِيند 
ea a a A‏ 
NE a PANG SINA HS ANGGE AH KA INI a A‏ 
agé aé AS Mer, AH Pri SEA la Ki sena JAB‏ يَمينەصَحكو اكه 


2 


AN has jng se ANE وت‎ EI EU LAI gt é Sai 


2 


AN PERIN Jég‏ هک YA Dee Gg yA IA‏ ات الله 


EA a AA جد آكمف‎ A SN Pa Sia 


ane فك جز وص كي يقر‎ SITE AAN 


ai a Da Pen e AA D. F 
: seo لمر حملي لايعو‎ Sen بر‎ sa AN ARAH 


هَذَاقَالَ EA‏ اهل ليوو سلما ME E ENE‏ وَأَبَاحَبَة 
NYEN FAGRA‏ صل AKG aan aitti Gal LAN‏ 


ANE ASAS SANA 

< Ta dan PA 3G uI 7 A 
2 piisi عل‎ NANG PPL ريه‎ nan BN Sana GA 
SANG BLN GOG LES lin KN س ون ص‎ 


A 2 0 
IWAN EL SS Jab 3 PE SAE VISA Tenan لو‎ 
SANAN IANG و هي نشو‎ LE EK BO ba BOS 


A 


ida Aa ENG i Lagi ES IS قر جعت إلى مو سى‎ 


27266 A 


An PENSELEN BERES SA ي مَاهِيَ‎ PI Pest AI 


336. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik berkata, Abu Dzar menceritakan 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saat aku di Makkah atap rumahku 
terbuka, tiba-tiba datang Malaikat Jibril Alaihis Salam. Lalu dia membelah dadaku kemudian 
mencucinya dengan menggunakan air zamzam. Dibawanya pula bejana terbuat dari emas 
berisi hikmah dan iman, lalu dituangnya ke dalam dadaku dan menutupnya kembali. Lalu dia 
memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia. Tatkala aku sudah sampai di 
langit dunia, Jibril Alaihis Salam berkata kepada Malaikat penjaga langit, 'Bukalah'. Malaikat 
penjaga langit berkata, 'Siapa Ini? ' Jibril menjawab, "Ini Jibril. Malaikat penjaga langit 
bertanya lagi, 'Apakah kamu bersama orang lain? ' Jibril menjawab, "Ya, bersamaku 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam." Penjaga itu bertanya lagi, 'Apakah dia diutus 
sebagai Rasul? ' Jibril menjawab, 'Benar.' Ketika dibuka dan kami sampai di langit dunia, 
ketika itu ada seseorang yang sedang duduk, di sebelah kanan orang itu ada sekelompok 
manusia begitu juga di sebelah kirinya. Apabila dia melihat kepada sekelompok orang yang 
di sebelah kanannya ia tertawa, dan bila melihat ke kirinya ia menangis. Lalu orang itu 
berkata, 'Selamat datang Nabi yang shalih dan anak yang shalih.' Aku bertanya kepada Jibril, 
'Siapakah dia? ' Jibril menjawab, "Dialah Adam Alaihis Salam, dan orang-orang yang ada di 
sebelah kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak keturunannya. Mereka yang ada di sebelah 
kanannya adalah para ahli surga sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika 
dia memandang ke sebelah kanannya dia tertawa dan bila memandang ke sebelah kirinya 
dia menangis.' Kemudian aku dibawa menuju ke langit kedua, Jibril lalu berkata kepada 
penjaganya seperti terhadap penjaga langit pertama. Maka langit pun dibuka'." Anas 
berkata, "Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam menyebutkan bahwa pada tingkatan 
langit-langit itu beliau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, 'Isa dan Ibrahim semoga Allah 
memberi shalawat-Nya kepada mereka. Beliau tidak menceritakan kepadaku keberadaan 
mereka di langit tersebut, kecuali bahwa beliau bertemu Adam di langit dunia dan Ibrahim di 
langit keenam." Anas melanjutkan, "Ketika Jibril berjalan bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia melewati Idris. Maka Idris pun berkata, "Selamat datang Nabi yang shalih dan 
saudara yang shalih." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia? ' Jibril menjawab, 'Dialah 
Idris." Lalu aku berjalan melewati Musa, ia pun berkata, 'Selamat datang Nabi yang shalih dan 
saudara yang shalih." Aku bertanya kepada Jibril, 'Siapakah dia? ' Jibril menjawab, 'Dialah 
Musa.' Kemudian aku berjalan melewati 'Isa, dan ia pun berkata, 'Selamat datang saudara 
yang shalih dan Nabi yang shalih." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia? ' Jibril 
menjawab, 'Dialah 'Isa.' Kemudian aku melewati Ibrahim dan ia pun berkata, 'Selamat 
datang Nabi yang shalih dan anak yang shalih." Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah dia? ' 
Jibril menjawab, 'Dialah Ibrahim shallallahu "alaihi wasallam." Ibnu Syihab berkata, Ibnu Hazm 
mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu 'Abbas dan Abu Habbah Al Anshari keduanya berkata, 
"Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Kemudian aku dimi'rajkan hingga sampai ke 
suatu tempat yang aku dapat mendengar suara pena yang menulis." Ibnu Hazm berkata, 


"Anas bin Malik menyebutkan, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Kemudian Allah 
'azza wajalla mewajibkan kepada ummatku shalat sebanyak lima puluh kali. Maka aku pergi 
membawa perintah itu hingga aku berjumpa dengan Musa, lalu ia bertanya, 'Apa yang Allah 
perintahkan buat umatmu? ' Aku jawab: 'Shalat lima puluh kali." Lalu dia berkata, 'Kembalilah 
kepada Rabbmu, karena umatmu tidak akan sanggup! ' Maka aku kembali dan Allah 
mengurangi setengahnya. Aku kemudian kembali menemui Musa dan aku katakan bahwa 
Allah telah mengurangi setengahnya. Tapi ia berkata, 'Kembalilah kepada Rabbmu karena 
umatmu tidak akan sanggup." Aku lalu kembali menemui Allah dan Allah kemudian 
mengurangi setengahnya lagi." Kemudian aku kembali menemui Musa, ia lalu berkata, 
'Kembalilah kepada Rabbmu, karena umatmu tetap tidak akan sanggup." Maka aku kembali 
menemui Allah Ta'ala, Allah lalu berfirman: 'Lima ini adalah sebagai pengganti dari lima 
puluh. Tidak ada lagi perubahan keputusan di sisi-Ku! ' Maka aku kembali menemui Musa 
dan ia kembali berkata, 'Kembailah kepada Rabb-Mu! ' Aku katakan, 'Aku malu kepada Rabb- 
ku." Jibril lantas membawaku hingga sampai di Sidratul Muntaha yang diselimuti dengan 
warna-warni yang aku tidak tahu benda apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam 
surga, ternyata di dalamnya banyak kubah-kubah terbuat dari mutiara dan tanahnya dari 
minyak kesturi." 


MANA ME وغو‎ PAT DH TON Agra 9 برشت قال‎ D A GG 
7 8, 


2 Kai 


NAS KANG EN IS كعتين ر‎ GAS en ض اله الصلاة‎ ga Nana bad 
pga SA] 


337. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Shalih bin Kaisan dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah Ibu kaum 
Mu'minin, ia berkata, "Allah telah mewajibkan shalat, dan awal diwajibkannya adalah dua 
rakaat dua rakaat, baik saat mukim atau saat dalam perjalanan. Kemudian ditetapkanlah 
ketentuan tersebut untuk shalat safar (dalam perjalanan), dan ditambahkan lagi untuk shalat 
di saat mukim." 


Bab: Wajibnya melaksanakan shalat dengan menggunakan pakaian 


NAN A piots pe وو‎ 5 Pea is Ll 22 يم کو‎ 
(PN NG aka َنأ‎ habib a قال دتا یز‎ In EA سی‎ ya SAS 


AA 


الَحيَصَ يوم الميدَي نو دو ات لخدو رِقَيَشْهَدَنَجمَاعَةالْمْسَلِمِينَوَدعْوَمَجُمْ وَيَعْكَرِلُ الْحْيِّضْعَنَ 
NGA JANG ge AG PARA GA WA‏ ا WAH, JANGE‏ اجا بلاوق 


A 


A FARSA] -< 


2 SEA SA A, KA Kaka ANA ya Ari KELANA Na CN a NATA 


karatan 
338. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Ibrahim dari Muhammad dari Ummu 'Athiyah berkata, "Kami diperintahkan 


untuk mengajak keluar (wanita) haid dan wanita yang sedang dipingit pada dua hari raya, 
sehingga mereka bisa menyaksikan jama'ah kaum Muslimin dan mendo'akan mereka, lalu 


menjauhkan wanita-wanita haid dari tempat shalat mereka." Seorang wanita lalu, "Wahai 
Rasulullah, di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab?" Beliau menjawab: "Hendaklah 
temannya meminjamkan jilbab miliknya kepadanya." 'Abdullah bin Raja' berkata, telah 
menceritakan kepada kami "Imran telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin 
telah menceritakan kepada kami Ummu 'Athiyah aku mendengar Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda seperti ini." 


Bab: Mengikatkan pakaian di tengkuk ketika shalat 
PN مُحَمَّدِبّن‎ a محمد‎ PA EA ey, PSA 


e PRE RAS GLS aa 8513 A‏ ار 
MEN Je Na FA KA ANAK Ibal‏ : 


وَسَلمَ 

339. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Ashim bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepadaku Wagid bin Muhammad 
dari Muhammad bin Al Munkadir berkata, "Jabir mengerjakan shalat dengan mengenakan 
sarung yang ia ikatkan pada leher (tengkuk), sementara pakaiannya ia gantungnya di 
gantungan baju. Seseorang lalu berkata kepadanya, "Kenapa kamu shalat dengan 
menggunakan satu kain!" Jabir bin Samurah menjawab, "Aku lakukan itu agar bisa dilihat 
oleh orang bodoh seperti kamu. Sebab mana ada pada masa Nabi shallallahu "alaihi 


wasallam, di antara kami yang memiliki dua kain! 


KELAS 


A 2 سس‎ A - و‎ A AA ر ر 1 £ 27 قا‎ 
EN IE SEN BSA TANPA HENNA SAS ben PAS kan SAS 


A 
Lean ATA Te MEA IE 3d یع دال ثم‎ NG 
كياب ار‎ dak MH کے ر يي ر وا رو لر‎ A 


340. Telah menceritakan kepada kami Mutharrif Abu Mush'ab berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Al Mawali dari Muhammad bin Al Munkadir berkata, 
"Aku melihat Jabir bin 'Abdullah melaksanakan shalat dengan mengenakan satu pakaian. 
Lalu dia berkata, "Aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat dengan 
mengenakan (satu) kain." 


Bab: Shalat dengan menggunakan sehelai pakaian 


مر ر 


Je NG aka a PEN ES WPA ENG س قال‎ pa AN SS 
A3 PESAN بو‎ D عو‎ 


341. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Umar bin Abu Salamah, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat dengan mengenakan satu kain yang diikatkan pada kedua 
sisinya." 


Baa NAN SAS مام قال‎ 7 SG یحی‎ 2 Hara 46 PA kh ور دو‎ NA TA 


A 


PATET Pd 8 


KE Ji nb ab Ae Ia Kb Jan يهو سام‎ 2 EAE 


342. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam berkata, 
telah menceritakan kepadaku Bapakku dari 'Umar bin Abu Salamah bahwa dia melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat di rumah Ummu Salamah dengan mengenakan satu kain 
yang kedua sisinya digantungkan pada kedua pundaknya." 


4 4 A 4 
dhi - £ To z Z عا ررم وى‎ AKI KT 72 Aa AH 
لاخر قان‎ a ena BI Ga NG Ine ENG pare Wa 


KAN AA AL LAY, Lio ANUT Huh ا و عله‎ 


343. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya bahwa 'Umar bin Abu Salamah mengabarkan 
kepadanya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di rumah 
Ummu Salamah dengan mengenakan satu kain yang menutupi seluruh badannya yang 
diletakkan pada kedua pundaknya." 


PANA 2 Z WA A z A Z 
ن ع ر‎ pe و‎ pa f9 < بن أذ‎ An KU AS كر‎ faa 2 AA 
A A - Pd ري‎ 

- و دم و 


او أ نا ل اداي 5 Aj analog‏ 


z? AA Se 3 LA 


Pa sb RORO Lt ih 


A 


9 pa Ie SSI 2553 RENA 3 


NN 


ر بره 


A Ie A - j 
SI Sa aa A ga MS ASN 35 EA ر‎ 


LA LA LA 
- srr adadi 3 Í 


Z Er ZA w r 
ici okigo an يَوَسَلَمَكَدَأَجَرَ‎ KALA PENA I Bj kiy جر‎ 
Lb 07 


344. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan 
kepadaku Malik bin Anas dari Abu An Nadlar mantan budak 'Umar bin 'Abdullah bahwa Abu 
Murrah mantan budak Ummu Hani' binti Abu Thalib mengabarkan kepadanya, bahwa ia 
mendengar Ummu Hani' binti Abu Thalib berkata, "Aku berkunjung kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada hari pembebasan Makkah, aku dapati beliau mandi 
sementara Fatimah, puteri beliau menutupinya dengan tabir." Ummu Hani' binti Abu Thalib 
berkata, "Aku lantas memberi salam kepada beliau, lalu beliau bertanya: "Siapakah ini?" Aku 
menjawab, "Aku Ummu Hani' binti Abu Thalib." Lalu beliau bertanya, "Selamat datang wahai 
Ummu Hani'." Setelah selesai mandi beliau shalat delapan rakaat dengan berselimut pada 
satu baju. Setelah selesai shalat aku berkata, "Wahai Rasulullah, anak ibuku mengatakan dia 


telah membunuh seseorang dan aku telah memberi ganti rugi kepada seseorang yakni Abu 
Hubairah." Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam: "Kami telah setuju apa yang engkau 
berikan wahai Ummu Hani'!" Ummu Hani' berkata, "Saat itu adalah waktu dluha." 


Ae PE LA Santana عن ابن شاپ‎ MLS اعدا تويفقك كال‎ 
AIA واد كال وقول اندض‎ PON la san شن‎ tan Mba 


ya 5 2 2 “A 4 aé Pd 

وَسَلمَ او — Ja‏ 

345. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah bahwa ada 
seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang shalat 


menggunakan satu baju. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah 
setiap orang dari kalian memiliki dua baju?" 


Bab: Jika shalat menggunakan sehelai pakaian hendaklah mengikatkannya ke 
pundaknya 


7 
عو‎ rg 


ANANE ا‎ MELB NE agé عاص‎ KE 


a 


KE EN ب الَو‎ a iaaa PAK 


346. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Abu Az Zanad dari 
'Abdurrahman Al 'raj dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian shalat dengan menggunakan satu kain, 
hingga tidak selembar pun kain yang menutupi kedua pundaknya." 


DA A 


PN SAS‏ نکی قال a a Lg, SDESSE‏ م[ رد is‏ سَألُْهْكَالَ 


» WRA PI UB 


IN adera a) BAR عله‎ Ag ANA ولاش‎ SERA IGA a A 4 as 


347. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Ikrimah berkata, "Aku pernah mendengar, atau aku 
pernah bertanya kepadanya, ia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku 
bersumpah bahwa aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa shalat dengan menggunakan satu kain, maka hendaklah ia serempangkan pada 
kedua pundaknya." 


Bab: Apabila pakaian yang dikenakan untuk shalat sempit 


r 


EL ES ABA ANA‏ حَدَكْنَافلَيَحُبَوُْسْلَيَمَا PATI JA AI NIS 25 -ə Ek Ber‏ وم عَيدالله 


A 


Get KN Jaiei EI ب الو‎ ANE 


AS اام‎ PA 1 2 PLAT PA GEN ر م‎ 2, 
Aa 

ولو 1 SAS‏ و ر چو يي 74 عي جاريم 8 ره 
sela Kat A TT‏ 23 


348. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada 
kami Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin Al Harits berkata, "Kami bertanya kepada Jabir bin 
'Abdullah tentang shalat dengan mengenakan satu lembar kain. Maka ia menjawab, "Aku 
pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam salah satu perjalanannya. 
Pada suau malamnya aku datang untuk keperluanku. Saat itu aku dapati beliau sedang shalat 
dengan mengenakan satu kain. Maka aku bergabung dengan beliau dan shalat 
disampingnya. Setelah selesai beliau bertanya: "Ada urusan apa (malam-malam begini) kamu 
datang wahai Jabir?" Maka aku sampaikan keperluanku kepada beliau. Setelah aku selesai, 
beliau berkata: "Kenapa aku lihat kamu menyelimutkan (kain) seperti ini? ' Aku jawab, 
"Kainku sempit!" Beliau bersabda: "Jika kain itu lebar maka diikatkanlah dari pundak, namun 
bila sempit maka cukup dikenakan (sebatas untuk menutup aurat)." 


Far 


IE BE بَنِسَعدِكَالَ‎ AE ابو حازم‎ SAS سيان قال‎ -3 Cai عَنّ‎ MBASAN IK KE saygi, 
LUIE LAN AK MUA َل‎ iet iaae Ba ani 
Z A J - 3 Sg p ر‎ 
AA Jen PA حتى د‎ Sg BG Sa 


349. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'd 
berkata, "Kaum laki-laki shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
mengikatkan kain pada leher-leher mereka seperti bayi. Lalu dikatakan kepada kaum wanita: 
"Janganlah kalian mengangkat kepala kalian hingga para laki-laki telah duduk." 


Bab: Shalat dengan menggunakan jubah buatan negeri Syam 


Send 2 2 2-2 و‎ Kis و 4 2 عو‎ 20 
TERAS 33 MAA HE rape aa NA IA PN SAS NG ES SIS 


TA 


Je رشو‎ GELAS NY “Asa Nb pa Kan RE Ae ex 
Kn Da a a KRAI 


0 - 
G 44 ag 
As 2 


ea Ka Ji ia NA YANG Se AAN ساقت َأخْرَ ع يَدَمْمِنَ‎ 


350. Telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah dari Al A'masy dari Muslim dari Masrug dari Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku 
pernah bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, beliau bersabda: 
"Wahai Mughirah, ambilkan segayung air." Aku lalu mencarikan air untuk beliau, dan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi manjuah hingga tidak terlihat olehku untuk 
buang hajat. Saat itu beliau mengenakan jubah lebar, beliau berusaha mengeluarkan 
tangannya lewat lubang lengan namun terlalu sempit. Lalu beliau mengeluarkan tangannya 


lewat bawah jubahnya, lantas aku sodorkan segayung air kemudian beliau berwudlu 
sebagaimana wudlu untuk shalat dengan mengusap kedua sepatunya lalu shalat." 


Bab: Tidak disukainya badan terbuka (selain penutup aurat) ketika shalat dan juga 
di luar shalat 


IE En KE SAS BEAN PES SAS EA ISS Jak aa SAS 


IM 


ié Vodka JAS La AAA a E Mis 
مَنَكْبَيَكَدُونَ الْحِجَارَةَكَالَ‎ a ANE FAS Wara JALAN JG Aake s 
سگم‎ saiel NA Si a ak ban Ka ferais 


351. Telah menceritakan kepada kami Mathar bin Al Fadlal berkata, telah menceritakan 
kepada kami Rauh berkata, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin Dinar berkata, aku mendengar Jabir bin 'Abdullah 
menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama orang-orang Quraisy 
memindahkan batu Ka'bah sementara saat itu beliau mengenakan kain lebar." Pamannya, Al 
'Abbas, lalu berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, seandainya kainmu engkau 
letakkan pada pundakmu tentu batu akan lebih ringan. Maka beliau lepas dan dipakaikannya 
di pundaknya, tiba-tiba beliau terjatuh dan pingsan. Setelah peristiwa itu tidak pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam terlihat telanjang." 


Bab: Shalat dengan menggunakan kemeja, celana panang, celana dalam, dan 
selendang 


JIE ha Ao ENE ن ڪر قال‎ SAS ا‎ 2 Kis > 
ji LA JG e A A Ndasan) 


Z 4 


ل هال ر را ملو هاب صل وا 


ra 


امأ 
Č‏ 
Lx‏ 
س 
Go:‏ 
Rp‏ 
sS‏ 
wW‏ 
امأ 
TE‏ 
Xx‏ 


r 
A 
2 r 


فيإِرَارِوَكَبَاءِفِسَرَاوِيلَوَرِدَاءِفيِسَرَاوِيلْوَكَمِيصفسَرَاو يل وَقَبَاءِفي ة APEE‏ نو قميص 


AKAN A 306 
352. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah berkata, 
"Seorang laki-laki datang dan bertanya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
tentang shalat dengan menggunakan satu lembar baju. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: "Apakah setiap kalian memiliki dua helai baju?" Kemudian ada 
seseorang bertanya kepada 'Umar, lalu ia menjawab, "Jika Allah memberi kelapangan 
(kemudahan), maka pergunakanlah." Bila seseorang memiliki banyak pakaian, maka dia 
shalat dengan pakaiannya itu. Ada yang shalat dengan memakai kain dan rida (selendang 
besar), ada yang memakai kain dan gamis (baju panjang sampai kaki), ada yang memakai 
kain dan baju, ada yang memakai celana panjang dan rida', ada yang memakai celana 


z 
LA 
ay 


panjang dan gamis, ada yang memakai celana panjang dan baju, ada yang memakai celana 
pendek dan rida', ada yang memakai celana pendek dan gamis." Abu Hurairah berkata, 
"Menurutku 'Umar mengatakan, "Dan ada yang memakai celana pendek dan rida'." 


ITE gat gê bê 6 gh A Da 


Ar 0 


Ya او‎ AN Sa AI ل‎ Ap 
مهما حتى‎ ANAN SEA diyat َُوَلَاوَرَس‎ < AE MA EN SA 
hsz 7 واه‎ 2 ato کور‎ 0 an 
aka ga Wa an 


353. Telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin 'Ali berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Dzi'b dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu "Umar berkata, "Ada seseorang 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, "Apa yang harus dikenakan oleh 
seseorang saat ihram?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Dia tidak boleh 
mengenakan baju, celana, mantel dan tidak boleh pula pakaian yang diberi minyak wangi 
atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan siapa yang tidak memiliki sandal, ia boleh 
mengenakan sepatu tapi hendaklah dipotong hingga berada dibawah mata kaki." Dan dari 
Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam seperti ini juga." 


Bab: Sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat 


- 4 Z A g 
- Tt ور‎ 5 yA Oa و ىرو‎ 7 la ے و‎ 2.1 18? 2 As ZA P9 ےک‎ 


V 22? 


SA AAA NA BEAN Je سول الله‎ MP. íg, الخذر‎ 


iaar AJENG‏ َي 


354. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Abu Sa'id Al 
Khudri bahwa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang 
mengenakan pakaian shama' (berselimut sehingga seluruh bagian badannya tertutup) dan 
melarang seseorang duduk ihtiba dengan selembar kain hingga tidak ada yang menutupi 
bagian kemaluannya." 


e aa SA DADA كر كك‎ UP ES A KAN 
SEE الصَّمَّاءَوَ > يَحَتَِيَ‎ AAN EN JAHAL JALI kk AA A AS 
R 


355. Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang dua macam jual beli; jual beli Al Limas dan An Nibadz. 
Dan melarang dari dua cara berpakaian; berpakaian shama` dan seorang laki-laki duduk 
ihtiba dengan mengenakan satu kain." 


JAHNING as bê MEA e Adan (Ra an کد ا‎ Jose ددا‎ 
AN Ea PENIS K A ERP EA EA 


Z 


A 


SAS KE 4 تا قال ميد ميد‎ LS IA IAIN ود يمى‎ 
NAN AN aga PATNE WSA b AGE ka ya KE NGA AP 
es, AY BA Adanan NAN 3S 


356. Telah menceritakan kepada kami Ishag berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami anak saudara Ibnu Syihab dari 
Pamannya berkata, telah mengabarkan kepadaku Humaid bin "Abdurrahman bin 'Auf bahwa 
Abu Hurairah berkata, "Pada hari Nahr (Idul Adiha) Abu Bakar mengutusku kepada para 
pemberi pengumuman saat pelaksanaan haji, di Mina kami umumkan bahwa orang Musyrik 
tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh thawaf dengan keadaan telanjang." 
Humaid bin 'Abdurrahman berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
membonceng Ali pada tunggangannya dan memerintahkannya untuk mengumumkan surat 
Al Bara'ah (At-Taubah)." Abu Hurairah berkata, ""Ali lalu mengumumkan bersama kami pada 
penduduk Mina di hari Nahar, bahwa orang Musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan 
tidak boleh thawaf dengan keadaan telanjang." 


Bab: Shalat tanpa meggunakan rida' (selendang yang lebar) 


aa Aa‏ غ Sar‏ ھک 
SS RI‏ 


کارت وکرو تز کر kase Asta‏ 


A‏ ۶ < و ور 


2 ALAN Te AM Saat E AI 272 ASI EEEL 
KENA 


357. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz bin "Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Abu Al Mawali dari Muhammad bin Al Munkadir berkata, "Aku masuk 
menemui Jabir bin "Abdullah yang saat itu sedang shalat dengan menggunakan kain sarung 
yang diikatkannya pada tengkuk, sedangkan pakaiannnya diletakkan pada gantungan baju. 
Setelah selesai kami bertanya, "Wahai Abu 'Abdullah, bagaimana kamu shalat sedangkan 
kain rida' (selendang) mu kau gantung pada gantungan baju? ' Maka Jabir menjawab, 
"Benar. Sesungguhnya aku senang bila berbuat seperti itu agar bisa dilihat oleh orang bodoh 
seperti kamu. Aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat dengan cara 
seperti itu." 


Bab: Masalah berkenaan paha (apakah termasuk aurat?) 


ANE p JANGE USA JET مره‎ BBS Pn Ss 
ES PAN MALAT ABA ea 5 به وس‎ HAA Asa 


A 
- 


Aa yaa E Mana Gi gaib PA ZA vii ZA Lema 
كر کے ر‎ 217 A و ور‎ 

BEN NA. jasa فيزقاق 1 ششظ2‎ 

Enes کال الا کر کر‎ AJA la EA ISA قحد یی‎ Ad AI 


basa kem عقومل‎ Ash WENG fee KANG Ai aa رلا‎ 


s 
“ 


Pa P Zs Pd 2 2 A Pa eA - 
AB AN asas FEE BJB AI, 1 ana EA ALE يزو‎ yN JÉ 
Lg KA 


SEA ja Kb ANG LAN جار يمن‎ gkah SEL ا لڪلب ي رضي‎ La 


2 
9 


Sena AAA ASEAN كيهو سم‎ aké A 
: کک‎ Ka JCI ALA padi sita Binaan 
AN AGE PA PEP AN IE ANGEL JIWA GAN ya Je Jl 4 
e JUL SE SME JAS AGE 
Ai RA A عو سَافَقَالمَنَ‎ ala yA صل‎ LAN GAN GAK 
BAN BSA Ep AR 
aka EN SA SAK PESAN ASIP 


EN NI 


358. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ima'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul "Aziz bin 
Shuhaib dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berperang di 
Khaibar. Maka kami melaksanakan shalat shubuh di sana di hari yang masih sangat gelap, 
lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Thalhah mengendarai tunggangannya, 
sementara aku memboncenmg Abu Thalhah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu melewati 
jalan sempit di Khaibar dan saat itu sungguh lututku menyentuh paha Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu beliau menyingkap sarung dari pahanya hingga aku dapat melihat paha Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang putih. Ketika memasuki desa beliau bersabda: "Allahu 
Akbar, binasalah Khaibar dan penduduknya! Sungguh, jika kami mendatangi halaman suatu 
Kaum, maka (amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu) 
' (Os. Asf Shaffaat: 177). Beliau mengucapkan kalimat ayat ini tiga kali." Anas bin Malik 
melanjutkan, "(Saat itu) orang-orang keluar untuk bekerja, mereka lantas berkata, 
'Muhammad datang! ' 'Abdul 'Aziz berkata, "Sebagian sahabat kami menyebutkan, "Pasukan 
(datang)! ' Maka kami pun menaklukan mereka, para tawanan lantas dikumpukan. Kemudian 


datanglah Dihyah Al Kalbi seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, berikan aku seorang wanita 
dari tawanan itu!" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Pergi dan bawalah 
seorang tawanan wanita." Dihyah lantas mengambil Shafiyah binti Huyai. Tiba-tiba datang 
seseorang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Tuan 
telah memberikan Shafiyah binti Huyai kepada Dihyah! Padahal dia adalah wanita yang 
terhormat dari suku Auraizhoh dan suku Nadlit. Dia tidak layak kecuali untuk Tuan." Beliau 
lalu bersabda: "Panggillah Dihyah dan wanita itu." Maka Dihyah datang dengan membawa 
Shafiah. Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat Shafiah, beliau berkata, "Ambillah 
wanita tawanan yang lain selain dia." Lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam memerdekakan 
wanita tersebut dan menikahinya." Tsabit berkata kepada Anas bin Malik, "Apa yang 
menjadi maharnya?" Anas menjawab, "Maharnya adalah kemerdekaan wanita itu, beliau 
memerdekakan dan menikahinya." Saat berada diperjalanan, Ummu Sulaim merias Shafiah 
lalu menyerahkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat malam tiba, sehingga 
jadilah beliau pengantin. Beliau lalu bersabda: "Siapa saja dari kalian yang memeliki sesuatu 
hendaklah ia bawa kemari." Beliau lantas menggelar hamparan terbuat dari kulit, lalu 
berdatanganlah orang-orang dengan membawa apa yang mereka miliki. Ada yang membawa 
kurma dan ada yang membawa keju/lemak." Anas mengatakan, "Aku kira ia juga 
menyebutkan sawig (makanan yang dibuat dari biji gandung dan adonan tepung gandum). 
Lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam mencampur makanan-makanan tersebut. Maka itulah 
walimahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Dalam berapa lembar pakaian seharusnya wanita melaksanakan shalat? 


ANA‏ بو الْيَمَانْكَالَاً خر اشم عر الا هر LAA ana Da‏ ا 


739 و akang AAN AM‏ ور ر SA‏ اع 

(as BA beb تف مرو‎ Dk an baliya MA PAN 
ر‎ n AA 

359. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 

kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bahwa 'Aisyah 

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat fajar dan ikut juga wanita-wanita 


Mu'minat yang wajahnya tertutup dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka 
masing-masing tanpa diketahui oleh seorangpun." 


i a مو‎ pan 
NG 


Bab: Jika seseorang shalat dengan pakaian yang ada gambanya lalu dia 
memperhatikan gambar tersebut 


Binani KEL MEA Ea Hal AE Ag A SAS 


LARI ISS AN LGA es ga SEN) SENENG A pe a sale LA 


GA Fuz 0 


Ain ESA ST AN أي جم‎ BESAR SAK بِحَمِيصَتِي‎ 


A 


EES ANEA LS AER صل الَمُعََيَهِوَسَلَّم‎ LANJUTAN i anii 


g A 


360. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 
'Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat di atas kain yang bergambar. Lalu 
beliau melihat kepada gambar tersebut. Selesai shalat beliau berkata: "Pergilah dengan 
membawa kain ini kepada Abu Jahm dan gantilah dengan pakaian polos dari Abu Jahm. 
Sungguh kain ini tadi telah mengganggu shalatku." Hisyam bin 'Urwah berkata dari Bapaknya 
dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Aku melihat pada 
gambarnya dan aku khawatir gambar itu menggangguku." 


Bab: Jika seseorang shalat dengan pakaian yang ada salibnya atau gambar, apakah 
dapat merusak shalatnya?.Apa yang terlarang berkaitan masalah ini? 


SEA par NS A ECS و قال‎ BAN jana (ara 


IM 


Es kanaka pa SEA BS E A یں‎ 
Dera NI Seals 


361. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar 'Abdullah bin 'Amru berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
'Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik, bahwa kain tipis milik 'Aisyah digunakan untuk gorden, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Singkirkanlah kain ini dari kita, karena 
gambar-bambarnya selalu menggangguku dalam shalatku." 


Bab: Shalat mengenakan baju luar yang terbuat dari sutera lalu menanggalkannya 


Ajak il jawi MET TELINGA شف قل‎ Pe AE IS 


> 


0 


2 


as b aé Fadail a PT sahe NENENG 
GAN قال لا ينغي‎ A KI 


362. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Ugbah bin 'Amir berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam diberi hadiah berupa kain yang terbuat dari sutra, lalu beliau 
memakainya dan shalat. Setelah selesai, beliau menyingkirkannya dengan keras seakan tidak 
suka, beliau bersabda: "Ini tidak patut bagi orang yang bertakwa." 


Bab: Shalat mengenakan baju berwarna merah 


A, 


SANA نباي‎ SÊ E ANG بنا ي‎ SI NGA Aa ba; دامر‎ 
a NIA ولا ا‎ 
Si A عبان‎ € tya yo ىقا ك الو‎ 3251 Ha SE 5303 


g 
- 


4 J Pan z P ay سك‎ Z و‎ 2 - 

eA ° Lb BN LAU -2 ےا‎ Z 2 a 2< مر وړ‎ AA z2 Af 

حَدَمِنَبَللِيَدِصَا CNG AIR In Eo‏ صل saga‏ 
ا AN Ie AM erna» BL‏ ات عه “مکی ید ال د 
حمر a‏ إلى العَترَةبالٽاس ر كعَتينوَ 5 يَتَالنَاسَ وَالدَوَابٌ Gas‏ 3 نَم TANG NUN‏ 


363. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Umar bin Abu Za'idah dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari Bapaknya berkata, "Aku 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam kemah merah yang terbuat dari 
kulit yang disamak. Dan aku lihat Bilal mengambilkan air wudlu untuk Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan aku lihat orang-orang saling berebut air tersebut. Orang yang 
mendapatkanya maka ia langsung mengusapkannya, dan bagi yang tidak maka ia 
mengambilnya dari dari tangan temannya yang basah. Kemudian aku lihat Bilal mengambil 
tombak kecil dan menancapkannya di tanah, lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam keluar 
dengan mengenakan pakaian merah menghadap ke arah tombak kecil dan memimpin orang- 
orang shalat sebanyak dua raka'at. Dan aku lihat orang-orang dan hewan berlalu melewati 
depan tombak tersebut." 


n 


Bab: Shalat di atap, di atas mimpar dan atau di atas kayu 


tu 2 AU P Ka: WA ر‎ ANG ا‎ PAN AK 
(yasin كاز مالساو اَهَل‎ AE AGA GS 


Z 


Lg‏ غيل SA‏ بودي ام 
حَدَتْمَاعََبَّنْعَبَّ د الله 
Lg ga "yg‏ 


N 


w 0 w 42 Ao Bal .. 2 ¢ A w 56 w 2 yag 2 1 
DI gen ENG عم له فلاو مو‎ KAN JT هو من‎ SALE aa المت قال‎ 
و 2 2 عرص‎ 9 7 4 GA 4 
Ga AAN JA Iin la ae صل‎ AN gan saki pa page 
A 2 وو‎ 22 4 Z 3<+ 


Al . NA {232 WA ر‎ 27 PA sê ah ر ر ر کے اا‎ PDE A 


2 
Pi #2 e 4 A 3 و‎ 


- NS 27 azae? I KS r رس‎ KAM WG WA مر ر ا‎ NAMA BN NG 
1 a NG NAN -W7 3G 2 7 2 26 g 20 و‎ 
a لبي صل‎ BSN قالفإ‎ Laa هذا‎ Ka kis KA لني‎ Ugal, ; 


282 ر‎ 2 2 & 
Se 


- Ta A 2 n- : 56 AENG 4 Ti. é Ca 
SE A مالاس‎ A قلا بأ سَأنٌ يكو‎ ala ISS da 
و > ع او مو 22 دري به‎ ING NG Ia) و‎ 


364. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim berkata, "Orang-orang 
bertanya kepada Sahal bin Sa'd tentang terbuat dari apa mimbar Rasulullah? Maka dia 
berkata, "Tidak ada seorangpun yang masih hidup dari para sahabat yang lebih mengetahui 
masalah ini selain aku. Mimbar itu terbuat dari batang pohon hutan yang tak berduri, 
mimbar itu dibuat oleh seorang budak wanita untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Ketika selesai dibuat dan diletakkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri pada 
mimbar tersebut menghadap kiblat. Beliau bertakbir dan orang-orang pun ikut shalat 
dibelakangnya, beliau lalu membaca surat lalu rukuk, dan orang-orang pun ikut rukuk di 
belakangnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu mundur ke belakang turun dan 
sujud di atas tanah. Kemudian beliau kembali ke atas mimbar dan rukuk, kemudian 
mengangkat kepalnya lalu turun kembali ke tanah pada posisi sebelumnya dan sujud di 
tanah. Itulah keberadaan mimbar." Abu "Abdullah berkata, 'Ali Al Madini berkata, Ahmad bin 


Hambal rahimahullah bertanya kepadaku tentang hadits ini. la katakan, "Yang aku 
maksudkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam posisinya lebih tinggi daripada orang- 
orang. Maka tidak mengapa seorang imam posisinya lebih tinggi daripada Makmum 
berdasarkan hadits ini." Sahl bin Sa'd berkata, "Aku katakan, "Sesungguhnya Sufyan bin 
'Uyainah sering ditanya tentang masalah ini, 'Apakah kamu tidak pernah mendengarnya? ' 
Ahmad bin Hambal rahimahullah menjawab, "Tidak." 


glos ba NA AENG AN تر يدن‎ GAN II NGANA NG 
aba da J Gak ani aii سقط‎ ka pala NANA ا شولا‎ 
ا‎ PA. ds Sari AN Aa EA PRA gd 
Sa aa E كبر فكي‎ Beng BRUNEI IU 
a AS e e PA gkah 


OI ASI 


DX 


tye 


365. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahim berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
terjatuh dari kudanya hingga mengakibatkan betisnya atau bahunya terluka. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjauhi isteri-isterinya selama sebulan. Beliau lalu duduk di 
ruangan yang agak tinggi yang tangganya terbuat dari kayu. Para sahabatnya lalu 
mengunjunginya, Beliau lalu shalat mengimami mereka dengan duduk sedangkan para 
sahabatnya shalat dengan berdiri. Setelah salam, beliau bersabda: "Sesungguhnya 
dijadikannya imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir maka takbirlah kalian, jika rukuk 
maka rukuklah kalian, jika sujud maka sujudlah kalian, dan jika ia shalat dengan berdiri maka 
shalatlah kalian dengan berdiri." Kemudian Beliau shallallahu 'alaihi wasallam turun kembali 
setelah dua puluh sembilan hari. Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, bukankan engkau 
mengasingkan diri selama satu bulan? Beliau menjawab: "Satu bulan itu dua puluh 
sembailan hari." 


Bab: Jika orang yang shalat ketika sujud pakaiannya menyentuh istrinya 


PD NK AN K2 6533 A3 233 3S‏ تَدَكَالَتٌ کان 


= Pa 


SELAI AA AE sn PN ana yura ANA وول‎ 
KANAN 


366. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Khalid berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sulaiman Asy Syaibani dari 'Abdullah bin Syidad dari Maimunah ia berkata, 
"Pernah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat sementara aku berada di sampingnya, 
dan saat itu aku sedang haid. Dan setiapkali beliau sujud, pakaian beliau mengenai aku. Dan 
beliau shalat di atas tikar kecil." 


Bab: Shalat di atas tikar 


LA 


کد اعد اله تر بر سف قال خو امالك BAE‏ عبد الها ي Pedu‏ 


عن 


JASA An KO AA AE AN o 
اله‎ TN PAP Per ARA UN BA Laa KAU man Ti 
An AAN EN 2 AI GAS 313 AAA Me Lho aa gade 


367. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik bahwa 
neneknya, Mulaikah, mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menghadiri 
hidangan yang ia masak untuk beliau. Beliau kemudian menyantap makanan tersebut 
kemudian bersabda: "Berdirilah, aku akan pimpin kalian shalat." Anas berkata, "Maka aku 
berdiri di tikar milik kami yang sudah lusuh dan hitam akibat sering digunakan. Aku lalu 
memercikinya dengan air, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri diatasnya. 
Aku dan seorang anak yatim lalu membuat barisan di belakang beliau, sementara orang tua 
(nenek) berdiri di belakang kami. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu shalat 
memimpim kami sebanyak dua rakaat lalu pergi." 


Bab: Shalat di atas al-khumrah (alas kecil khusus untuk tempat sujud) 


kera 


Sua Sera BEAN AAS Jas ASI 
AN سَلَم بصي عل‎ n KAG 


368. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman Asy Syaibani dari "Abdullah 
bin Syaddad dari Maimunah ia berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam shalat di atas tikar 
kecil." 


Bab: Shalat di atas alas tidur (kasur) 


RT A 257 در ه‎ 9 25 Z,- ô - رم‎ LA DP. 259, 
KE yA بيه‎ BERAS 3 AE GA pad GEMA AS إِنَمَاعِيل قال‎ KS 
A TE 


JAN) gan ANE MA aa sa TN ala SAE LEAN 


2( ےر ° 5 Th» Den AT na ANGING‏ 1586 دور 
عَلَيَهِوَسَلم وَرِجْلَايَ ف قبت قا SIG 24 AAS EA Ann‏ 
ealas‏ 

369. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 


dari Abu An Nadir mantan budak 'Umar bin 'Ubaidullah, dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman 
dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, "Aku pernah tidur di depan 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara kedua kakiku di arah Oiblat (shalatnya). 
Jika sujud beliau menyentuh kakiku, maka aku tarik kedua kakiku. Dan jika berdiri aku 
kembali meluruskan kakiku." "Aisyah berkata, "Pada saat itu di rumah-rumah belum ada 
lampu penerang." 


KAA RAN لعن اين شهاپ‎ jali BASE JUS ر قال‎ Sa 76 Pa 


NAD a اش‎ pa JE an sR aga AE الله‎ Jong an SAN 
A) 


370. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 'Urwah bahwa 'Aisyah mengabarkan kepadanya, bahwa ketika 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sedang shalat Aisyah pernah tidur di arah kiblat 
beliau, ia tidur di atas kasur dengan posisi seperti jenazah." 


SISA 3 GAN KE NE SEE INA سف قال‎ HPA SAS 
ينَامَانِعَلَيه‎ APA NT KANG êng Sagah KENA Led 


371. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Laits dari Yazid dari 'Irak dari 'Urwah, bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang shalat, 'Aisyah berbaring antara beliau dengan arah kiblatnya, di atas 
tempat tidur yang digunakan untuk tidur keduanya." 


Bab: Sujud di atas kain dalam cuaca sangat panas 
: ا‎ o o AN NGALA aé عبد‎ Bea بو‎ aja 
SP ln NE É TANAH EA بكر‎ 
PENA Ag 


372. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik berkata, telah 
menceritakan kepada kami Bisyir bin Al Mufadlal berkata, telah menceritakan kepadaku 
Ghalib Al Oaththan dari Bakar bin 'Abdullah dari Anas bin Malik berkata, "Kami shalat 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu salah seorang dari kami meletakkan salah 
satu dari ujung bajunya di tempat sujudnya karena panasnya tempat sujud." 


Bab: Shalat dengan memakai sandal 


Pd - 
40 ود و‎ g 
: 


NK EPA KUP YAAA na Pe هټن يلاس قال‎ na 


0 


اعم 


A 


jd ala sale SANG‏ في َع كال عَم 


373. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Maslamah Sa'id bin 
Yazid Al Azdi berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat dengan memakai sandal?" Dia menjawab, "Ya." 


Bab: Shalat dengan memakai khuff (sepatu yang menutupi maka kaki) 


2 A - 


nan DANGAN AS TN AS 


i 


رث قالر 


A, 
GA 


DA 
r A e A 


AE NE 506 Jó a WA degan KAU Sena VES p A 
Nga pa NG SN IX Goal PN NG SAW 


374. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al A'masy berkata, aku mendengar Ibrahim menceritakan dari Hammam bin Al 
Harits berkata, "Aku pernah melihat Jarir bin "Abdullah kencing, lalu ia berwudlu dan 
mengusap dua sepatunya lalu berdiri shalat. Maka hal itu ditanyakan kepadanya, ia lantas 
menjawab, "Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berbuat seperti ini." 
Ibrahim berkata, "Yang jadi mengherankan mereka adalah karena Jarir adalah termasuk di 
antara orang yang masuk Islam belakangan". 


A AT akta 


BEM pe ga aa Pa AA IE psti HN AS 
JH Kb IS RA Sa عَلَيْدِوَسَلَّم‎ DEL ISA 


375. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Al A'masy dari Muslim dari Masrug dari Al Mughirah bin Syu'bah 
berkata, "Aku memberi air wudlu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu 
mengusap kedua sepatunya dan shalat." 


Bab: Shalat bila tidak menyempurnakan sujud 


jelsi KANAN Na AW Aa A‏ آي AJA‏ أو لالام 


- A A ر‎ x 4 wa 


2 A tg < 7 
حت سكع عه‎ T و‎ SELAI IAIN ass, 533 sena KÀ 
AEA PAE Meri 


376. Telah mengabarkan kepada kami Ash Shaltu bin Muhammad telah mengabarkan 
kepada kami Mahdi dari Washil dari Abu Wa'il dari Hudzaifah, bahwa ia melihat seorang laki- 
laki tidak sempurna dalam rukuk dan sujudnya. Setelah orang itu selesai shalat, Hudzaifah 
berkata kepadanya, "Kamu belum shalat!" Orang itu berkata, "Aku rasa sudah cukup." 
Hudzaifah berkata lagi, "Seandainya kamu meninggal, maka kamu meninggal dunia bukan di 
atas sunah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Menampakkan ketiak dan merenggangkan lengan saat sujud 


ورور PUAN 2 aana‏ 9 وو ,2 Gong‏ 2 ر صم وام 3 واي 222 5 و 
SS‏ بن بک NUSA‏ بَنْمْضَرَ NE SANA AA b‏ 
- و و ل Pb Pa ANAN Dina Sean O o‏ ا A Gro‏ 1 
SSS a‏ صل Aas) AS SA FG BI BIS a‏ 
A As‏ فاع وتوو ور RA‏ ور 
b Ang Geri as SAS ENG‏ 
Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami‏ .377 
Bakar bin Mudlar dari Ja'far bin Rabi'ah dari Ibnu Hurmuz dari 'Abdullah bin Malik bin‏ 
Buhainah, bahwa jika Nabi shallallahu "alaihi wasallam shalat, beliau membentangkan kedua‏ 
lengannya hingga tampak putih ketiaknya." Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku‏ 
Ja'far bin Rabi'ah seperti itu."‏ 


Bab: Keutamaan menghadap giblat dengan menghadapkan jari jemari kedua kaki 


NG TLAS 317 159‏ .159 و AKAL AKU 2 NA‏ 27929 م ورو ,2 NGA‏ حر 
ala yai SA‏ قال SAN Sa‏ لمهدِي قال (rê dab) sasabi SANGID gana SS‏ 
A 2 40‏ 3 قا ده KAM‏ ر ار )و aR e An EM MN araia,‏ < 
أذ 3 مَالِكِقَالَقَالَرَسُو ag‏ الله عليه و JAAN ENG Je DA‏ قِبَلَتَمَاوَأْ کل ذبیحَتتا 
LG Ntt‏ و ZG‏ ا 

قذلك A2‏ الذي له ذم الله و AAS IA ad a‏ 


378. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Abbas berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Al Mahdi berkata, telah menceritakan kepada kami Manshur bin Sa'd dari Maimun 
bin Siyah dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa shalat seperti shalat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan 
sembilan kita, maka dia adalah seorang Muslim, ia memiliki perlindungan dari Allah dan 
Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mendurhakai Allah dengan mencederai perlindungan- 
Nya." 


d Jala bê) MENGAN SSS GE Ai‏ قالقالر سول اله صلی ال 


4 


3 ر رو‎ G ر‎ Bi وس‎ 2 2 A ر‎ EEE Ra Hi 
إلا النّهفإذا قالوهاوَصَلَوَ اصَلاتنَاوَاسَتَقبَلوا‎ A INI SEN GBI gal ka sadé 


PA 
w LA 
[4 A 


ANA A اد‎ AA بالل كور كور‎ KAK چ‎ LIA TENGGA LK LNG ou 
Sea إلا بِحَقَهَارَ حسام على‎ AN مو‎ saos A جحو اذب 5 بیحتتافقد حرمت‎ SALAH 18 


ala‏ د #3 کا کاک کال “صا IE TAN‏ و 
مرا خر نا یخی SN‏ مید عن النييٰ صل ES HA AAA‏ 
ا 


2 Ar LA 4 A IM 
GAL NANG AS 222 كم‎ |r A رود وم‎ ۶ PE ERIA LL Qlan ZUA SAN MEN 0 57 
لك قال يابا رة‎ GILA ok sasa يد قال سال‎ IS JBL dls IE ES 


LA 


Wis قِبَلَتَمَاوَ صل صلاتَتاوَ ا گل‎ JAN SN إ0 إلا‎ NG مهدأ‎ NGA عب دو‎ lesa ah 


( P ١ م‎ ela ol - AURA - A قَهُوَا‎ 
379. Telah menceritakan kepada kami Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Al Mubarak dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik berkata, "Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda: "Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan Laa ilaaha illallah (Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah) '. Jika 
mereka mengucapkannya kemudian mendirikan shalat seperti shalat kita, menghadap ke 
kiblat kita dan menyembelih seperti cara kita menyembelih, maka darah dan harta mereka 
haram (suci) bagi kita kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya ada pada Allah." Ibnu 
Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub telah menceritakan 
kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al 
Harits berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid berkata, "Maimun bin Siyah 
bertanya kepada Anas bin Malik, "Wahai Abu Hamzah, apa yang menjadikan haramnya 
darah dan harta seorang hamba?" Ali menjawab, "Siapa yang bersaksi Laa ilaaha illallah 
(Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah), menghadap ke kiblat kita, shalat 
sepeti shalat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah Muslim, baginya hak dan 
kewajiban seorang Muslim." 


Bab: Arah giblat bagi penduduk Madinah, Syam dan penduduk Timur ( dari Ka'bah) 


W 


GigE N e bth ANGS Su عبد اله قال‎ HE 
Sea LA LAN LAN NG aé BI AI 


pA Pd 


Sa GB ja AA ا‎ NI AN وَلَكنْشَرَ قو‎ 
Ten عَن اللي صل‎ ALA ena و عن لري ڪن‎ SAN A5 


380. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsi 
dari Abu Ayyub Al Anshari, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian 
mendatangi masuk ke dalam WC, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan 
jangan pula membelakanginya. Tetapi menghadaplah ke timurnya atau ke baratnya." Abu 
Ayyub berkata, "Ketika kami datang ke Syam, kami dapati WC rumah-rumah di sana 
dibangun menghadap kiblat. Maka kami alihkan dan kami memohon ampun kepada Allah 
Ta'ala." Dan dari Az Zuhri dari 'Atha berkata, aku mendengar Abu Ayyub dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti ini." 


Bab: Firman Allah "Dan jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim sebagai tempat 
shalat" 


SE GELA NENG كال‎ a ر قال‎ AAS JENIS 

ks Din 2 7وو مره 54 سر اشر‎ 2 
ab عَلَيَهِوَسَلَّم‎ PAUL DI ANISA Agt AAA Sales APA lead 
ÁJ sa Serasa 33333 IKAN GGS كتين و‎ Sela Ia بِالْبَيَتِسَبَعَاوَ‎ 


A 


را 


04 l su? 2 4 5. Pap - و‎ 7 
AAA عَبَدِاللَهَِكَالَلَا يَف رَبَتبَاحَنّى 5 ف بين‎ BN AA NGAEN Kia 


381. Telah menceritakan kepada kami Al Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Dinar berkata, "Kami pernah 
bertanya kepada Ibnu 'Umar tentang seseorang yang thawaf di Ka'bah untuk 'Umrah tetapi 
tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Apakah dia boleh berhubungan (jima') 
dengan isterinya?" Maka Ibnu 'Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang 
Makkah, lalu thawaf mengelilingi Ka'bah tujuh kali, shalat di sisi Magam dua rakaat, lalu sa'i 
antara antara Shafa dan Marwah. Dan sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada 
diri Rasulullah." Dan kami pernah bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah tentang masalah ini. 
Maka ia menjawab, "Jangan sekali-kali ia mendekati isterinya hingga ia melaksanakan sa'i 
antara bukit Shafa dan Marwah." 


YA ووم‎ NGE Ta LA A> NEL ورو‎ 22 2... . 22 NGGE AKB LANZ ENZ 


seán صل‎ AN EGG LEAN EN sa e هداسو لان صل‎ 


. Tan 21244 ور‎ a Raa a IELTS KANGA WA ر ر ر ےب‎ 


g 
Pi 
4 Z 
w 2 r Aa 2 ju 2 2 2 2 2 
لا هم‎ AN L A LILA 2 PA ر‎ SL و ر کک‎ AKu 2 
1? م‎ 3315 - Sekian TA سَ‎ ٤ Wai. 275 
خر = يوجه‎ Ya yA IN بۈقال نعم ر إن بين ريتين‎ 
u ا‎ 22 P ba # 
2 2 7 و‎ 
: 
SS jasa) 
A 2% 
A 


382. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Saif -Ibnu Sulaiman- berkata, aku mendengar Mujahid berkata, " Ibnu 'Umar 
pernah di datangi dan ditanya, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam 
Ka'bah. Maka Ibnu 'Umar berkata, "Aku lalu mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
namun beliau telah keluar, dan aku mendapati Bilal sedang berdiri di antara dua pintu. Aku 
lalu bertanya kepada Bilal, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat di dalam Ka'bah? 
Bilal menjawab, "Ya, dua rakaat antara dua sisi dua tiang sebelah kiri dari arah kamu masuk, 
lalu beliau keluar dan shalat menghadap Ka'bah dua rakaat." 


KH 2z? PAN 2 TAA, SMA نيس ص‎ AK 2742 ر کاو‎ 
Jl EA EA A عَبَدَالِئَزَاقأْخَبرَنَاابَْجِرَيْحعَنَعَطاءِقَالَ‎ Was قال‎ 3 KM GAS 


r 
a11 IM 


A Z Pa 
ج‎ Biag Mujur Z A A TA ZA an. AS A 
7 hbs ( 0 رص‎ 
se I QNAR ? Pra . . PP 5 
قال هذه القبّلة‎ sasa) | كعتينفي قبل‎ JP) 


383. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atha' berkata, aku 
mendengar Ibnu 'Abbas berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam 
Ka'bah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau keluar 
darinya. Beliau kemudian shalat dua rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: 
"Inilah kiblat." 


Bab: Menghadap giblat bagaimanapun keadaannya 


SAS‏ عد اله ر جاو قال EA NE GEN NE Ja HAN SAS‏ رضي الما 


2 


AA AKASA AA GAS NGT SA ت‎ ARA MAM TN IS 355 قال‎ 
SE AE PNY Da Lab la EA AIA 
LAS daan ANE sas KANG KAN AE FA AKA) 

AE صَلَّ‎ NG ab ) aka se ري منت اء‎ AN AAA 
IS الْمَقَدِسِ‎ 3 AIA AN PE AS MA da 25 


هود 7 و 


AAS BN bak an galau, 3 KANAN AAS 
KI ay 


384. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Raja' berkata, telah menceritakan 
kepada kami Israil dari Abu Ishaq dari Al Bara' bin 'Azib? radliallahu 'anhuma berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat mengahdap Baitul Maqdis selama enam belas 
atau tujuh belas bulan, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menginginkan kiblat 
tersebut dialihkan ke arah Ka'bah. Maka Allah menurunkan ayat: ("Sungguh Kami (sering) 
melihat mukamu menengadah ke langit) ' (Qs. Al Baqarah: 144). Maka kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menghadap ke Ka'bah. Lalu berkatalah orang-orang yang kurang 
akal, yaitu orang-orang Yahudi: '(Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari 
kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: 
"Kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus) ' (As. Al Baqarah: 144). Kemudian ada seseorang yang 
ikut shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, orang itu kemudian keluar setelah 
menyelesikan shalatnya. Kemudian orang itu melewati Kaum Anshar yang sedang 
melaksanakan shalat 'Ashar dengan menghadap Baitul Maqdis. Lalu orang itu bersaksi 
bahwa dia telah shalat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan menghadap 
Ka'bah. Maka orang-orang itu pun berputar dan menghadap Ka'bah." 


EEA ES gios حي د‎ Ka a a Al i SADAR 


1 g 


P Mat AISI 2536 معن جاب ربن عبد ال قال‎ IE 
Ta jan Fila BIN Ega 2 5 pe 


385. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam bin Abu 'abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Abu Katsir dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat diatas tunggangannya menghadap kemana arah 
tunggangannya menghadap. Jika Beliau hendak melaksanakan shalat yang fardlu, maka 
beliau turun lalu shalat menghadap kiblat." 


nana 2 a Serasa ho dada MBAS 
JAS ana سَجَدَ‎ ana EN BEN ya, ENG IK a MG IE 


٠ A = A رر‎ Pd ” دم‎ Pan Pd 

z Z 8 - AE ENI SN AA AP رةه‎ ON 

Pen Pre الصلاةشيءَ 7 تحكمّبدو‎ 3 AS Han) جه قال‎ PE 
3 2 SAN رص‎ 


AIA SAN SE aa AS كُذوني‎ SE ms B3 SUS 


CA 


2 


386. Telah menceritakan kepada kami "Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Algamah berkata, Abdullah berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melaksanakan shalat." Ibrahim melanjutkan, "Tapi aku tidak tahu apakah 
beliau kelebihan rakaat atau kurang. Setelah salam, beliau pun ditanya: "Wahai Rasulullah, 
telah terjadi sesuatu dalam shalat!. Beliau bertanya: "Apakah itu?" Maka mereka menjawab, 
"Tuan shalat begini dan begini." Beliau kemudian duduk pada kedua kakinya menghadap 
kiblat, kemudian beliau sujud dua kali, kemudian salam. Ketika menghadap ke arah kami, 
beliau bersabda: "Seungguhnya bila ada sesuatu yang baru dari shalat pasti aku beritahukan 
kepada kalian. Akan tetapi aku ini hanyalah manusia seperti kalian yang bisa lupa 
sebagaimana kalian juga bisa lupa, maka jika aku terlupa ingatkanlah. Dan jika seseorang dari 
kalian ragu dalam shalatnya maka dia harus meyakini mana yang benar, kemudian 
hendaklah ia sempurnakan, lalu salam kemudian sujud dua kali." 


Bab: Masalah giblat dan mereka yang memandang tidak perlu mengulang shalat 
bagi siapa yang telah shalat namun keliru arah giblatnya 


کاو کک عن ميد ڪ PN‏ مالك قال قال عم د as Ab‏ 


| KE A NA مِنَمَقَام ِبر‎ CA TI gan تيا‎ SIB SEA ALAN 
PAS د‎ kasat ALA 


IKA GAYA SA gala sala AA Jagat GAN Nb جك‎ SARA 
مه‎ 2 


AMS IBAN 5) AJ NYAGA LAMA AH PANGAN Jaba aé 


ع و دس AS AN‏ 


NA KAANANE NUN EL نايو‎ 2 AANE gi 


387. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun berkata, telah menceritakan kepada 
kami Husyaim dari Humaid dari Anas bin Malik berkata, 'Umar bin Al Khaththab, "Aku 
memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Rabbku dalam tiga persoalan. 
Maka aku sampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, 
seandainya Magam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat shalat? Lalu turunlah ayat: '(Dan 
jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim sebagai tempat shalat) ' (Qs. Al Baqarah: 125). Yang 
kedua tentang hijab. Aku lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, seandainya Tuan perintahkan 


isteri-isteri Tuan untuk berhijab karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang 
shalih dan juga ada yang fajir (suka bermaksiat).' Maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, 
saat isteri-isteri beliau cemburu kepada beliau (sehingga banyak yang membangkang), aku 
katakan kepada mereka, 'Semoga bila Beliau menceraikan kalian Rabbnya akan 
menggantinya dengan isteri-isteri yang lebih baik dari kalian." Maka turunlah ayat tentang 
masalah ini." Abu Abdullah berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam 
berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub berkata, telah menceritakan 
kepadaku Humaid ia berkata, Aku mendengar Anas seperti hadits ini." 


Ma‏ .2م و 4 o.9. 24 E M d 7% e?‏ سر هاه 
Wars Esia‏ بن يوس re Kepa OA ju‏ 4ن Ja‏ 


r 
212 A 


aki) BAKA ARANA وقول‎ PAN EA AAL E E E 


SN AG A 233 هاو‎ KELAAN E SAAPA AT 
ia 2 JI 


388. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik bin Anas dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin "Umar berkata, 
"Ketika orang-orang shalat subuh di Ouba', tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata, 
"Sungguh, tadi malam telah turun ayat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka orang-orang yang sedang shalat 
berputar menghadap Ka'bah, padahal pada saat itu wajah-wajah mereka sedang menghadap 
negeri Syam. Mereka kemudian berputar ke arah Ka'bah." 


دنا كد قال كر كك د هر حقية عر ا gi‏ عَنٳِبرَ اهم ڪَنعَلَقَمَهَعَنْ KEN AAN na‏ 


BUKELA و مادا ڭقالو‎ LN ISL BA Nala Ear A 
0538 و ر ر 2 و‎ xÍ 2 رح‎ 


389. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari 'Algamah dari 'Abdullah berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat Zhuhur lima rakaat. Maka orang- 
orang berkata, "Apakah ada tambahan dalam shalat?" Beliau balik bertanya: "Apakah yang 
terjadi?" Mereka menjawab, "Tuan telah shalat sebanyak lima rakaat." Maka beliau pun 
duduk di atas kedua kakinya lalu sujud dua kali." 


Bab: Mengerik dahak yang ada di masjid dengan tangan 


ayat صل ال‎ un a, PA Ja SAS a 


- 
AG.‏ ل سل - 


SAS S315 eg A SAN a رََى‎ 


pp sada Asa PRS SNES ES NG‏ ساره 


ر 


EERE Keja Ana Laba AA KAS 


390. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari Humaid dari Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
melihat ada dahak di dinding kiblat, beliau lalu merasa jengkel hingga nampak tersirat pada 
wajahnya. Kemudian beliau menggosoknya dengan tangannya seraya bersabda: "Jika 
seseorang dari kalian berdiri shalat sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Rabbnya, 
atau sesungguhnya Rabbnya berada antara dia dan kiblat, maka janganlah dia meludah ke 
arah kiblat, tetapi lakukanlah ke arah kirinya atau di bawah kaki (kirinya)." Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memegang tepi kainnya dan meludah di dalamnya, setelah itu 
beliau membalik posisi kainnya lalu berkata, atau beliau melakukan seperti ini." 


: PAN اوا‎ peja AI aa TON Agra a INA ANA 

م ر كس ا سس ع 2 1 ر 7 A Be‏ س رہ - 

7 PN NGT. NE ALE AE saas 
Se last shai Bas 


391. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat ludah di dinding kiblat, lalu beliau menggosoknya kemudian menghadap 
ke arah orang banyak seraya bersabda: "Jika seseorang dari kalian berdiri shalat janganlah 
dia meludah ke arah depannya, karena Allah berada di hadapannya ketika dia shalat." 


Sena PN KANE anti ing MASA E a بن بو‎ í AE ANA 


SAN TE TE ge lisa PA NATA 


392. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melihat ludah atau ingus pada dinding kiblat, 
beliau lalu menggosoknya." 


Bab: Mengerik dahak yang ada di masjid dengan kerikil 


LA 
4 A 


ÉNE AE NG aa se TANGANING Jai سی‎ ya SAS 


Pd 


AAS Sl AP AP AI, An Bean‏ جِدَارِ الْمَسَحِدٍ 


فكاو ل حصا PAN BS‏ ت De E Ben‏ 
سار رواو تحت قد الى 


393. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Humaid bin 
'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id keduanya menceritakan, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melihat ludah pada dinding masjid, beliau lalu mengambil batu 
kerikil kemudian menggosoknya. Setelah itu beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian 
meludah maka janganlah ia membuangnya ke arah depan atau sebelah kanannya, tetapi 
hendaklah ia lakukan ke arah kirinya atau di bawah kaki (kirinya)." 


Bab: Tidak boleh meludah ke arah kanan ketika shalat 


CINA BAE MS EA ELANG SAS IE ب کی‎ SAS NG 
AAN ANA اب هاپ‎ EYE ANGIN se ta 
4 وو‎ e ر‎ A 


ور ا 26 PAT‏ 2 2124% 22 ر 4ار ر 1 2\2 “A‏ 
Oa Aan BRA‏ سول اله صل aa‏ نْحَامَهفي Jua‏ 


4 - Z 2 ورو‎ 2 z S TA EP 4 2 az, ا‎ Z و‎ 
NA - 2 A New PLAN > EEA BEAN BLN AA GN AA AN LA £ 0 ري‎ 
2 PA 


AN SEE Aing BA ا كاعر امف‎ 
Sdn ENYA يمينهو لي‎ 


394. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah telah menceritakan 
kepada kami Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman bahwa Abu 
Hurairah dan Abu Sa'id keduanya mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah melihat ludah pada dinding masjid, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam mengambil batu kerikil dan menggosoknya. Kemudian beliau bersabda: "Jika 
salah seorang dari kalian meludah janganlah ia meludah ke arah kiblat atau ke sebelah 
kanannya, tapi hendaklah ia lakukan ke arah kiri atau di bawah kaki kirinya." 


9 Pa Pd Pd Ah ZA - ۶ AA و‎ z 7 : = 
Jet قال‎ TES قكادةقال سيعت ذس‎ AN JG G A Jak SS 
: 1 ORNAR 


2 REA 2 و -{ و‎ AN Pn حر کے‎ ا٦‎ SAN Ani ATT 
& .. A 4 ٠ A d . 8 
as عن يميندو لكر عبن بسار واو محر‎ SEKS حد‎ GARA aa لله‎ 


395. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin "Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Oatadah berkata, aku mendengar Anas bin 
Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jangan sekali-kali salah seorang 
dari kalian meludah ke arah depan atau samping kanannya, tapi hendaklah ke arah kiri atau 
di bawah kakinya." 


Bab: Hendaklah membuang dahak ke sebeleh kiri atau di bawah kaki kiri keika 
shalat 


LA 
Z 5 


E REE SA MS Yale Ariel 
ALAN صل‎ LAN قال‎ TEMA أنس‎ Eee NGGE SAS قال‎ AA SS NGASI Was 


Sa sa 
1 0 سر‎ ag AP TENG - (TU 7 . وم ص‎ g 
2 وإ‎ Ae ur 2ه الى سه برس ا سر ب اس > وس‎ WA CA PUNS w x سس اه‎ 4 P 
لڪنعَن‎ a GEN N AS ر‎ ga GG ALNE a aS Las 
PA 


E of 


AAS رهاو‎ 


r 
ص‎ 
. 


396. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah berkata, aku mendengar Anas 


bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang Mukmin sedang 
shalat, sesungguhnya ia sedang berhadapan dengan Rabbnya. Maka janganlah ia meludah ke 
arah depan atau sebelah kanannya, namun hendaklah ia melakukannya ke arah kiri atau di 
bawah kakinya." 


Ba Nera P PENA a AA ra 
pa ور دور‎ PAN ت‎ KA ونه إ..|١ا> و‎ NANG Lt کو ےر ار‎ LG مر سه‎ 
دق اللي‎ ana an sa pa تیو مام‎ LAN 


SERAH o Je jana يَدَيْهأَوْ َنَ‎ 


7 دمو 
d‏ 


2 


able NA AG NE 


2. 


397. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Humaid bin 'Abdurrahman dari 
Abu Sa'id bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat ludah pada arah kiblat masjid, 
beliau lalu menggosoknya dengan batu kerikil. Kemudian beliau melarang seorang laki-laki 
meludah ke arah depan atau sebelah kanannya. Tetapi hendaklah ia melakukannya ke arah 
kiri atau ke bawah kaki kirinya." Dan dari Az Zuhri ia mendengar Humaid dari Abu Sa'id 
seperti ini." 


Bab: Kafarat (tebusan) akibat membuang dahak di dalam masjid 
KP GP LAN JELAS Late JASA JEANS NGT 
WAS AREAS PN Pata 


398. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah berkata, aku mendengar Anas 
bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Meludah di dalam Masjid 
adalah suatu dosa. Maka kafarahnya (tebusannya) adalah menguburnya." 


Bab: Menutupi (mengubur) dahak di masjid 


BIN BUANA PA NASA PA HASAN SAS 
SERA póu a SAN SAS a 


s 
A 


at SIMAS Fio JNE AI Aladin SE NG يَمينه‎ 


399. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada 
kami berkata Abdurrazag dari Ma'mar dari Hammam ia mendengar Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berdiri shalat, 
maka janganlah meludah ke arah depannya sebab ia sedang berhadapan dengan Allah selagi 
ia berada di tempat shalatnya, dan jangan ke sebelah kanannya karena di sana ada Malaikat. 
Tetapi hendaklah ia meludah ke arah kiri atau di bawah kakinya, kemudian dikuburnya." 


Bab: Jika terpaksa meludah hendaklah meludahnya dengan mengunakan ujung 
pakaiannya 


TG TN Ot OH Ti و‎ LI, ر‎ QLA? 2 ر‎ AZ a ر سار نادو‎ 
anal Jo PA مَيَدعَنَ أذس بن مَالِكَأنًا‎ EN قال‎ as حَدَتْمَامَالِك بن إشماء عيز قال‎ 
{2425 AG é 48 ca? Pe K ع اا‎ 2 KE 
PANA AYO NYA کر‎ (es jagal S Kg Se Sa ga 00 4 
Sai Kh 
id وعدا رَبَهبَيََهُو يقبته لا كنف قِبْلَته و‎ SRS 5185 


LA LA 
0 


KANGA بَعْضٍقَالَأ‎ 1133 a راه‎ PES Ke 
400. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat dahak di dinding kiblat lalu menggosoknya dengan 
tangannya. Dan nampak kebencian dari beliau, atau kebenciannya terlihat karena hal itu. 
Beliau pun bersabda: "Jika salah seorang dari kalian berdiri shalat, sesungguhnya ia sedang 
berhadapan dengan Rabbnya, atau sesungguhnya Rabbnya berada antara dia dan arah 
kiblatnya, maka janganlah ia meludah ke arah kiblat. Tetapi hendaklah ia lakukan ke arah kiri 
atau di bawah kaki (kirinya)." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memegang tepi 
kainnya dan meludah di dalamnya, setelah itu beliau membalik posisi kainnya lalu berkata, 
atau beliau melakukan seperti ini." 


Bab: Nasehat imam kepada para ma'mum tentang menyempurnakan shalat dan 
mengingatkan qiblat 


Ta 


Gi at ا و لم‎ g » 5 A 

AN gar) EP galie ANGEN NE ES GEN Daan عبد الله ا‎ Ka 
s2 لاع كر واه هد 2 ميو 00 2 کو ع‎ GK AKEN LA 
کوعڪمَ‎ ONG a هَاسْنَاهَوَاللَّهَمَايَخْقَى‎ aksa 5 قال هَل‎ a sak EN صل‎ 

Pd A r 
ARREA 
هري‎ 53626515 Gi 
401. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kalian lihat kiblatku disini? Demi Allah, 


tidaklah tersembunyi bagiku khusyuk dan rukuk kalian. Sungguh, aku dapat melihatnya dari 
belakang punggungku." 


Sena UTEN 11 Cis Lal BSS EL AS SAS 


SA Ae K: Mg Pua GEN asa (arsa DIA‏ رَايِي 
AS‏ | 35 


402. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada 
kami Fulaih bin Sulaiman dari Hilal bin 'Ali dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah shalat bersama kami, kemudian beliau naik mimbar dan bersabda: 


"Sesungguhnya saat shalat dan rukuk, aku dapat melihat kalian dari belakangku 
sebagaimana sekarang aku melihat kalian." 


Bab: Bolehkan menamakan masjid dengan Masjid Suku anu? 


Tang ر 205 ر‎ 2 222 2 Ce 2 Aya يل ع م‎ > As 
AIA ال صل‎ sengol E NE عبد اله بن يو سف قال أ خا مالك عن افع‎ SAS 


2 4 DE ر وان‎ Aa NA R و اس ور‎ 2 SA 0 LA. و قر‎ 
SA ng التي أضمرَت مِنَّالحَفَيَاءِوَأَمَدَهانْنِيّة الوَدَا ع‎ Jaman Ga kan 
وا‎ TA LADA TKP MULAN anah ی ا ی‎ 
403. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah mempertandingkan antara kudan yang dipersiapkan untuk pacuan yang 
jaraknya dimulai dari Al Hafya' sampai Tsaniyatul Wada', dan kuda yang tidak disiapkanuntuk 
pacuan yang dimulai dari Al Hafya' hingga Masjid Bani Zuraig." "Abdullah bin "Umar adalah 
termasuk orang yang mengikuti pacuan tersebut." 


Bab: Orang yang mengundang makan di masjid dan orang yang memenuhi 
undangan tersebut 


ر کاو لدان م ani 0 5 G 57 ANA AN Aren,‏ رر A2, TING‏ 
SAS‏ عبد اله بن Lita ga‏ تا مالك عن إِسَحَاقَ بن عبد الله بن آي BUS Arab‏ 3 جدت 


2 


x ud PIL ر‎ 1 aa - ya e 2. Z Pa Z 3 PA 
طلْحَقَلْثُنَعَمْ فَقَالَلِطعَام‎ Para ea SIBER سلف الْمَسَجِدِمَعَهْنَاس‎ GARA bo Gl 

Z er Pa gg رب‎ 
NN AAK TA قاطا و‎ Bag AAR Ta 


404. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ishag bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas 
berkata, "Aku menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam saat beliau sedang berada di Masjid 
bersama orang banyak. Maka aku menghadap kepada beliau, lalu beliau bertanya kepadaku: 
"Apakah kamu diutus oleh Abu Thalhah?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi: "Untuk 
undangan makan?" Aku menjawab: "Benar." Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang 
yang bersama beliau: "Mari berangkat!" Maka beliau pun berangkat dan aku juga berangkat 
bersama mereka". 


Bab: Memutuskan perkara-perkara dan li'an (sumpah dan saling melaknat) antara 
suami dan istri di masjid 


- - - 
ع هو دس و وير ee...‏ 


.ةيا 22 9 2© AMS IN‏ 5 7 عد ا 7 . Z P A‏ 
حَدَتْمَايَحَيَى بمو س قال أ خر has‏ زاق قال ا خب ر ناا بن جر يچ قال خبري SEMEN‏ 
217 سه 43- BN A AZ‏ يي ر Pa NA an‏ کر ےا( 
سَهَل ana‏ 56 جلا قال يار سول ja a SE SESI ANT‏ جلا أ يقتلهفتلاعتاف 

8 PAPA Pia 

المَسّجدوآتاشاهد 


405. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Abdurrazag berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah 


mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Sahal bin Sa'd, bahwa ada seorang laki-laki 
datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seorang suami 
mendapati laki-laki lain bersama isterinya? Lalu keduanya saling melaknat di dalam masjid, 
sementara aku menyaksiakannya." 


Bab: Jika seseorang memasuki suatu rumah apakah ia boleh shalat dimana saja dia 
mau atau dimana diperintahkan tanpa menyelidiki terlebih dahulu? 


Ne ega ae hap < ena NA EA ay BN S3 
نے‎ A 


OA AEE TEE ATEENA Na عِمَمَا ن‎ 


AP عكتية سه‎ jah BSA ae 


406. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Mahmud bin Ar Rabi' dari 'Itban bin 
Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya di rumahnya seraya bersabda: 
"Mana tempat di rumahmu yang kau sukai untuk aku pimpin shalat?" Maka aku 
menunjukkan suatu tempat, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam takbir dan kami membuat 
shaf di belakangnya, kemudian beliaupun shalat dua rakaat." 


Bab: Masjid-masjid yang ada di rumah-rumah 
BE في مَحُمُو‎ A gka SENA ALM NE BE 4 1213 22 sa ا‎ 


ال ala pal NY PS Aa GAS EM san‏ مِمَنَشَهِدَبَدُرًا 


KUA OYE‏ ور ARLA az S‏ عر م اس 
اا سول اله صل e GILA‏ ت Ie‏ 


و 2 


sasa KA Ak D Is? Kn agan 3 


PENA = 


A BAE YUTAN A 235 [AAK‏ َل امیت م KME‏ اام 
Ka ah GAK ANG a ya AG AN AN PB AK AS AI‏ 


ya 436 TA EN dä‏ = رَقِصََعَنَاهَالَهُكَالَكَآبَفِي الْمَيَتِ رِجَالٌ مِنَأَهْلِ الدَارٍ 
و وقوه فتهت Nobi KV Hg Lada ME‏ ا VA Pa AN‏ 


LAN 


Lor A, Pa 


Ag JUNI رامد قال لا‎ MASYA kasat jas! IA Ba e 
LA 


A 


IA تَصِيحَتَهُإِلَ الْمُنَافِقَينَكَالَرَ‎ GIS SING ALAMA Aa PN NGANA Í, 


PALA JAN AN ERA NAN Ep EN GEA عَلَيَهِوَسَلَمْقَإنَ‎ 


1 


A 


-i 97 1 7 -‏ ر رار - Pa‏ و 22 رم 2 و 
الال 7 Wash‏ ريو هو SI‏ سَالِموَهوٌ IA EA Pay‏ مَحمو دين 
PA BELA 23‏ 


407. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku 
Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata, telah 
menceritakan kapadaku Mahmud bin Ar Rabi' Al Anshari bahwa 'Itban bin Malik seorang 
sahabat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang pernah ikut perang Badar dari kalangan 
Anshar, dia pernah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bersabda: "Wahai 
Rasulullah, pandanganku sudah buruk sedang aku sering memimpin shalat kaumku. Apabila 
turun hujun, maka air menggenangi lembah yang ada antara aku dan mereka sehingga aku 
tidak bisa pergi ke masjid untuk memimpin shalat. Aku menginginkan Tuan dapat 
mengunjungi aku lalu shalat di rumahku yang akan aku jadikan sebagai tempat shalat." 
Mahmud berkata, "Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda kepadanya: 
"Aku akan lakukan insyaallah." 'Itban berkata, "Maka berangkatlah Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika siang hari, beliau lalu meminta izin lalu aku 
mengizinkannya, dan beliau tidak duduk hingga beliau masuk ke dalam rumah. Kemudian 
beliau bersabda: "Mana tempat di rumahmu yang kau sukai untuk aku pimpin shalat." Maka 
aku tunjukkan tempat di sisi rumah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berdiri dan takbir. 
Sementara kami berdiri membuat shaf di belakang beliau, beliau shalat dua rakaat kemudian 
salam." 'Itban melanjutkan, "Lalu kami suguhkan makanan dari daging yang kami masak 
untuk beliau. Maka berkumpullah warga desa di rumahku dalam jumlah yang banyak. Salah 
seorang dari mereka lalu berkata, "Mana Malik bin Ad-Dukhaisyin atau Ibnu Ad Dukhsyun?" 
Ada seorang yang menjawab, "Dia munafik, dia tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya." Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Janganlah kamu ucapkan seperti itu. 
Bukankan kamu tahu dia telah mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAH dengan mengharap ridla 
Allah?" Orang itu menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." 'Itban berkata, "Kami 
lihat pandangan dan nasehat beliau itu untuk kaum Munafikin. Bersabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka 
bagi orang yang mengucapkan LAA ILAAHA ILLALLAH dengan mengharap ridla Allah?" Ibnu 
Syihab berkata, "Kemudian aku tanyakan kepada Al Hushain bin Muhammad Al Anshari salah 
seorang dari Bani Salim yang termasuk orang terpandang tentang hadits Mahmud bin Ar 
Rabi' ini. Maka dia membenarkannya." 


Bab: Mendahului kaki kanan ketika memasuki masjid dan lainnya 
“7 - 2 7 - 0 2 KA 2 -247 بن حر‎ 22 - A - 
LENE RES PN EM E ba esa úc PAAA 
ALA PI sÁ aa > ENE قات‎ 
ajó رەه وتر جلو‎ sabah ع يشان‎ P يحب‎ kaa لله‎ Il Ss لت‎ 


408. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Al Asy'ats bin Sulaim dari ayahnya dari Masruq dari 'Aisyah 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan dalam setiap 
perbuatannya. Seperti dalam bersuci, menaiki kendaraan dan memakai sandal." 


Bab: Bolehkan menmbongkar kuburan orang musyrik jahiliyyah lalu membangun 
masjid di atasnya? 


4 


2 4 - ر‎ 2 A و دم‎ A r ص‎ 5 7 52 A 
Alena Getas Ela قال خد ا يَىعَنّهِشَامقَالَ اخ‎ BANG ga اد‎ 


nyala 1 dagang يد 5د گر‎ MEI Gina ESA بیو‎ 
SANA 133 ama AAN $$ AAN Maa IA II 
aah Pn EH Aá ð 


409. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, Bapakku mengabarkan kepadaku dari 
'Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa mereka melihat gereja di Habasyah yang didalamnya 
terdapat gambar. Maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya jika orang shalih dari mereka 
meninggal, maka mereka mendirikan masjid di atas kuburannya dan membuat patungnya di 
sana. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiyamat." 


KALA صل‎ LAN SEN é g a AA ES JELAS 
Fasa KENA jioso PENIS aka NGANG Ka baas 


BAS مهدي السُيوف كي أن‎ ASI, 
AG 5. T P 20 Big .2 ر ر ص‎ 1 A رار‎ s2 
NGA an AN jan JAN Asia, aaa sa 


Nad) اء الْمَسَحِدِ قَآَرَّسَلَ‎ ASI يضف مَرَ ابض العو‎ ENAM Sea Lagi Tea 
SESUAI A JBS ala gan JEN ai ENG JEN ِي‎ 

- MISA صل‎ NGA ANENE Faa كينو‎ PAN git) فی ما افو‎ GG SIS 

SANG JAN aab da ÉL يتو‎ óo RES AN, ias 

aja Ary NAN PNG AER وَجَعَلُواعِضَاكيّهالَحِجَارَ‎ 

SARAAN AN AS فول الل‎ ya ga 


410. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits dari Abu At Tayyah dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tiba di Madinah lalu singgah di perkampungan bani 'Amru bin 'Auf, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tinggal di sana selama empat belas malam. Kemudian beliau mengutus 
seseorang menemui bani Najjar, maka mereka pun datang dengan pedang di badan mereka. 
Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas tunggangannya sedangkan Abu Bakar 
membonceng di belakangnya dan para pembesar bani Najjar berada di sekelilingnya hingga 


A 


sampai di sumur milik Abu Ayyub. Beliau suka segera shalat saat waktu shalat sudah masuk, 
maka beliau pun shalat di kandang kambing. Kemudian beliau memerintahkan untuk 
membangun masjid, beliau mengutus seseorang menemui pembesar bani Najjar. utusan itu 
menyampaikan: "Wahai bani Najjar, sebutkan berapa harga kebun kalian ini?" Mereka 
menjawab, "Tidak, demi Allah. Kami tidak akan menjualnya kecuali kepada Allah!" Anas 
berkata, "Aku beritahu kepada kalian bahwa pada kebun itu banyak terdapat kuburan orang- 
orang musyrik, juga ada sisa-sisa reruntuhan rumah dan pohon-pohon kurma. Maka Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membongkar kuburan-kuburan tersebut, 
reruntuhan rumah diratakan dan pohon-pohon kurma ditumbangkan lalu dipindahkan di 
depan arah kiblat masjid. Maka lalu membuat pintu masjid dari pohon dan mengangkut batu 
bata sambil menyanyikan nasyid. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ikut bekerja pula 
bersama mereka sambil mengucapkan: "Ya Allah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan 
akhirat, maka ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin." 


Bab: Shalat di kandang kambing 
Bo jagat aa JEN aa Pa MARA Kara 
si An Ker NAS r 2 2e A 7 3 34 P 


411. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Abu At Tayyah dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat di kandang kambing." Setelah itu aku mendengar Anas mengatakan, 
"Beliau shalat di kandang kambing sebelum masjid di bangun." 


Bab: Shalat di kandang unta 


Ti 


UNG 


En Me a WA ANA 
Aan Nakal yaa PAES و‎ NGA A Ga asd ha t 


412. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadlil berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Sulaiman bin Hayyan berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari 
Nafi' berkata, "Aku melihat Ibnu 'Umar shalat menghadap untanya, dan ia mengatakan, "Aku 
pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya." 


Bab: Orang yang melakukan shalat di hadapan tungku atau api atau sesuatu yang 
biasa disembah orang sedangkan dia melaksanakan shalat karena Allah Ta'ala 


د Us; SAN aa A IE Nai EA KANANG‏ عدا یاقا( 
بن Sara ás‏ دجن LE‏ رع دائله بن عباس 
A‏ 


4 


DA 4 Aa Lag A D ega A‏ رم 
bie Ea ib E MEREEN PAA E AEE‏ 


éi 
413. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam 
dari 'Atha' bin Yasar dari 'Abdullah bin 'Abbas berkata, "Ketika terjadi gerhana matahari 


Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melaksanakan shalat (gerhana), kemudin beliau 
bersabda: "Neraka telah diperlihatkan kepadaku, dan belum pernah sekalipun aku melihat 
suatu pemandangan yang lebih mengerikan dari pada hari ini." 


Bab: Dibencinya shalat di kuburan 


- 
- 195 A ر‎ 


sty ia ۶ جاه در ع‎ LANG TTS چ ےا 2 ا‎ ANGE 
عَنّ النْبِيَ صل الله‎ gan NE بن عمَرَ قال أ خبرني نافع‎ ANA يَحَيَى عن‎ SAS saa AS 


2 KENI 2 . حك لكان 2 ددمي‎ 52 xi D a 21 
ولا تئخذوهاقبورًا‎ A بيود‎ BN ska Jl gla gazle 
414. Telah menceritakan kepada kami Musadad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari 'Ubaidullah bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 


'Umar dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jadikanlah (sebagian dari) shalat 
kalian ada di rumah kalian, dan jangan kalian jadikan ia sebagai kuburan." 


Bab: Shalat di tempat reruntuhan atau tempat yang pernah terkena siksa 


0 - 2i 575 7 4 2 و‎ A PA Lbs KG 57 2 a RAW 
عَمَرَ رضي الله‎ ANAKE GE adal ME مالك عن‎ Sa AA 


2 ع2‎ NGA موس كيس هو اد‎ F هورم‎ Í Bi. GEN ر وور‎ 
BBS SESI MANGA اع‎ NE JALAN SS 


KAEN HA انقلا کد خو اع کې ةلا‎ SE 


415. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepadaku Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian memasuki tempat yang penghuninya 
disiksa kecuali kalian menangis, jika tidak bisa menangis maka janganlah kalian memasukinya 
agar kalian tidak mendapat mushibah sebagaimana mereka mendapatkannya." 


Bab: Shalat di dalam gereja (atau tempat ibadah orangYahudi dan Nashrani) 


ر ایوہ AA, DA‏ لے وے ا حر 22 25 
ل رس ول ال صل kaa ARE‏ كنيس ر JL‏ ص KALA‏ يقال ها ja‏ ية فد HAB AI‏ 
4 


Ss اكسمم اوم‎ LAI خم رك لكوع )م ل كر ع 4 22م‎ Aka -2 
وداه‎ Dig At < A? > 2 DAE ga ini 
We Ai AA aaa A 


416. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah, bahwa Ummu 
Salamah menceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebuah gereja yang dia 
lihat di suatu tempat di negeri Habasyah (Eithofia) yang disebut Mariyah. Kemudian dia 
ceritakan apa yang dilihatnya bahwa didalamnya ada gambar (patung). Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun bersabda: "Mereka adalah suatu kaum yang jika ada hamba shalih atau 
laki-laki shalih dari mereka meninggal, mereka membangun masjid di atas kuburannya dan 
membuatkan patung untuknya. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah." 


8x س رو 207 2 223 و وور ر‎ Ns 2 274A رع | كام ع ج‎ 00 
Kay ai NE Sate JG ga NGE CARE AN اليَمَانِقال‎ PN SS 
datang يَطْرَ‎ habaka EA ISA ya ga JING Sa 
A As 7 B NU Para KA NG 2 ر 114“ ىم وم‎ Land 
SPESIAL كدَل ك لعْتة الله عل اليو دو‎ Sui ag YSS KANG 


A 
AT و ور م‎ WAL 
A 


417. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah 
bahwa 'Aisyah dan 'Abdullah bin 'Abbas keduanya berkata, "Ketika sakit Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam semakin parah, beliau memegang bajunya dan ditutupkan pada 
mukanya. Bila telah terasa sesak, beliau lepaskan dari mukanya. Ketika keadaannya seperti 
itu beliau bersabda: 'Semoga laknat Allah tertipa kepada orang-orang Yahudi dan Nashara, 
mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka sebagai masjid.' Beliau memberi peringatan 
(kaum Muslimin) atas apa yang mereka lakukan." 


y LA <,‏ 
PRA + GA MK‏ ?42 و > GAN. > 2 < Im. N?‏ £ 12 در در ر و 4 
خد تا عبد الله بن مامه عن مالك عن ابن شهاب Jl 3 PIN EN‏ 


2 4 


SPIN SAN SIA IE AS AE Le‏ انا تاب 


418. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Sa'in bin Al Musattab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah melaknat Yahudi dan Nashara karena mereka menjadikan kuburan para 
Nabi mereka sebagai masjid." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam: "Dan bumi telah dijadikan untukku 
sebagai tempat sujud dan tempat bersuci" 


LEAN PSA قال‎ AN قال دتا سيار هو ابو‎ AM SSS A PAS SAS 
7 4 j Z 


A 


a A 2‏ ر 


قال SAS‏ جاب عبد اله قال قال 5 gen‏ اله صي GILA‏ سَلَمأعَطيث alas SU‏ 


. 


Z 7 Z £? Pa A A P SE 
2 A GEN اه‎ A AY 22 A و‎ Je لور‎ IRR 7 LHL و‎ AK Ki: 
Sada 21291) M A Jelang تر عب مسيرةشهر‎ nas قبل‎ AL 3 


; 
۶ 


کے 


A ENA 7 


sy Azaar مدر‎ NA امم‎ NNEC N 2Î أ‎ NGANG anang ki 
ANY Eng para aa BII Ea NS EN أمَتِي 551 وأ حلت ل‎ 
GANGGA Z lac 
الشقّاعة‎ Edat as 


419. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan 
kepada kami Husyaim berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyarah -yaitu Abu Al 
Hakam- berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid Al Faqir berkata, telah menceritakan 
kepada kami Jabir bin 'Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorangpun dari Nabi-Nabi 
sebelumku; aku ditolong melawan musuhku dengan ketakutan mereka sepanjang sebulan 
perjalanan, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan suci; maka dimana saja 


seorang laki-laki dari ummatku mendapati waktu shalat hendaklah ia shalat. Dihalalkan harta 
rampasan untukku, para Nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya sedangkan aku 
diutus untuk seluruh manusia, dan aku diberikah (hak) syafa'at". 


Bab: Tidurnya seorang wanita di dalam masjid 


- A 


Apae T TA AU DE EN PE SAI 
2 24 A ر‎ MENAPA; KAA Kea KUA 
Se G pyle ioia SERA Bea 


Kena‏ تو AA‏ َحَسِبَتَهُلْحْمَافَحَطقَتَُكَالتٌ قَالْكَمَسُوهُ 


Z 
07 


Ian AN GENG GUS a A3 IR فَطَفِقُو‎ eng AA ALI sai كم‎ 


TE 


a pea ge syaira كانت قل كفل ذال‎ NGALANG Gad Sa 
Senai كيهو‎ PAN AS AI EA هو‎ 


4 LA 


gate ABE Sa ISS, A A AA aiai‏ مَجل ماللا قات 


AA AN YNA Ai ne ea‏ انكل 


A 


38 


ceili, 5s Kb NGA BNI aa haia َقَعْدِينَ معي‎ 


420. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah, bahwa ada seorang 
budak perempuan hitam milik suatu kaum orang 'Arab telah mereka merdekakan." 'Aisyah 
mengatakan, "Pada suatu hari sahaya ini keluar bersama seorang bayi perempuan dengan 
membawa kain tikar tenunan berwarna merah terbuat dari kulit yang dihiasi dengan 
permata. Berkata, 'Aisyah radliallahu 'anhu: Maka sahaya itu meletakkan tikar tersebut atau 
duduk diatasnya. Lalu tiba-tiba ada burung terluka yang jatuh. Sahaya itu menganggapnya 
sebagai daging maka diambilnya. Lalu orang-orang itu mencari burung tersebut tapi tidak 
menemukannya. Berkata, 'Aisyah radliallahu 'anhu: "Lalu orang-orang itu menanyakannya 
kepadaku. Be 'Aisyah radliallahu 'anhu: "lalu orang-orng iru menggeledah sampai pada 
bagian depan sahaya tersebut. 'Aisyah radliallahu "anhu berkata,: "Demi Allah, aku ada 
bersama mereka saat butung itu jatuh lalu dia mengambilnya. Maka terjadilah apa yang 
terjadi diantara mereka. 'Aisyah radliallahu "anhu berkata,: "Aku katakan: Inilah yang kalian 
duga aku berada di balik ini semua padahal orang ini lah yang berbuat dan aku berlepas diri 
darinya". 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata,: "Lalu sahaya ini menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. dan masuk Islam. Berkata, 'Aisyah radliallahu "anhu: Sahaya ini memiliki 
rumah kecil di dekat masjid. "Aisyah radliallahu 'anhu berkata,: "Dan setiap dia menemui aku 
dia menceritakan disampingku. 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata,: " Tidaklah dia duduk 
disisiku melainkan selalu bersya'ir: Berkata, 'Aisyah radliallahu 'anhu: aku katakana 
kepadanya: "Apa alasanmmu setiap kali bermajelis denganku kamu bersya'ir seperti itu?" 
'Aisyah radliallahu "anhu berkata,: Maka dia ceritakan seperti kejadian dalam hadits ini". 


Bab: Tidurnya seorang laki-laki di dalam masjid 


PA pa 
A ور »م‎ Wa 


Gasa I رو ماس م‎ 211 A 7 A 5377 5 7 م 2م‎ 2 NS PA 2 
Sasi Ga IE Pera PE فد كال كد كناد يَحْيَى‎ CAN 


22 کو‎ LG 4 2 له‎ AN 1 -24 8 - 
aa yag الله‎ AN Sma AAN هو شات‎ Sas 


421. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 'Abdullah bin 'Umar, bahwa ia pernah tidur di masjid Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam saat dia masih pemuda lajang dan belum punya keluarga." 


bad 


SE EA e s ajan Pen 
oA iiyaa A a O Peran 
Mbokan AA AN الترضل‎ AAS sam Ig sa E a 


r 


KEA يفو‎ GE Rn Na aE IN Io Pn ea sia ANG, سط‎ 


A A‏ رو 
تہ ابق أ GAN WN‏ اب 
NASA‏ 


422. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul "Aziz bin Abu Hazim dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah namun 'Ali tidak ada di 
rumah. Beliau lalu bertanya: "Kemana putera pamanmu?" Fatimah menjawab, "Antara aku 
dan dia terjadi sesuatu hingga dia marah kepadaku, lalu dia pergi dan tidak tidur siang di 
rumah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seseorang: "Carilah, 
dimana dia!" Kemudian orang itu kembali dan berkata, "Wahai Rasulullah, dia ada di masjid 
sedang tidur." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya, ketika itu Ali 
sedang berbaring sementara kain selendangnya jatuh di sisinya hingga ia tertutupi debu. 
Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membersihkannya seraya berkata: "Wahai Abu 
Thurab, bangunlah. Wahai Abu Thurab, bangunlah." 


كم 2 


LAS anal نمع أبي ازع‎ JAAN I saneh TE Tg AGNYA 
DWA AA) بطو‎ BALAI CIA ae Jaa PELAN ALA pala 
B3 ES BINI بيده کر‎ Ka nata) ARA SN Sania 


423. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin "Isa berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Fudlail dari Bapaknya dari Abu Hazm dari Abu Hurairah berkata, "Sungguh, aku 
pernah melihat sekitar tujuh puluh orang dari Ashhabush Shuffah. Tidak ada seorangpun dari 
mereka yang memiliki rida' (selendang), atau kain, atau baju panjang kecuali mereka ikatkan 
dari leher mereka. Di antara mereka ada yang kainnya sampai ke tengah betisnya dan ada 


yang sampai ke mata kaki. Kemudian dia lipatkan dengan tangannya karena khawatir 
auratnya terlihat." 


Bab: Shalat sekembalinya dari bepergian 


<i wW 


LEO MZR a ALS AL PT ور‎ 2A 8 ر ار‎ 


F 


E JE RS A SAS 


عد KANGA .| LB‏ 
65 فقضان وراک 
= 2 


rad 


2 کا مم .مو Al MK‏ 
رب بن دثار عَنَجَابر Sa‏ 


424. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada 
kami Mis'ar berkata, telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin 
'Abdullah berkata, "Aku datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau berada 
di masjid -Mis'ar berkata, "Menurutku Jabir berkata, 'Saat waktu dluha.'- Jabir bin 'Abdullah 
berkata, "Beliau bersabda: "Shalatlah dua rakaat." Ketika itu beliau mempunyai hutang 
kepadaku. Maka beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku." 


Bab: Jika seorang dari kalian memasuki masjid hendaklah shalat dua rakaat 
sebelum dia duduk 


و وور LA‏ م دل 


و Dr LA ANG 2 LAS‏ و 57 A 2 22232 76 2i‏ 
USS‏ عبد اله بن يو سف قال ا خب امالك AE‏ بن NN ANE‏ عَنَعَمْ رو Pe‏ 


g - 
Pa w Pa 
g% 


وار R‏ ادي اا 2 م b14‏ 2 و و UP‏ ر Pa ANGGENG‏ 7 > وس 
AISI‏ لمي أن رسو ل اله صل a‏ قال SS SL‏ أحد كم الْمَسَحِدَفَلَيرَ E‏ 
CARD SUS 3‏ 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan‏ .425 
kepada kami Malik dari 'Amir bin "Abdullah bin Az Zubair dari 'Amru bin Sulaim Az Zaragi dari‏ 


Abu Oatadah As Salami, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah ia shalat dua rakaat sebelum ia duduk." 


Bab: Berhadats di dalam masjid 


0 و‎ 
A, A panu 


ر ر 5 م م ساس © و لم ور < Z 4 P 567? pa‏ 

SAS‏ َد ال بن يو ASAS‏ جعَ ي هْرَيْرَةَأَنَّرَسُولَ لله 
4 ور + A A A. Az laaz F‏ 4 9 

IE Ind صل‎ SIN AAS Ji Je ng قال الملا‎ ka gak EN Je 
كو ل و‎ 

KANAN a الل‎ 


426. . Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Para Malaikat selalu memberi shalawat (mendo'akan) 
kepada salah seorang dari kalian selama ia masih di tempat ia shalat dan belum berhadats. 
Malaikat berkata, 'Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia'." 


LA 


Bab: Membagun masjid 


Pa mau ema Ss AA 5- 
dag LAN SAN عَهَدِرَسُولِ‎ JENG a قال حدَکتا‎ 


LA 


PA ABA EA AN 5-0 Send Gaga‏ ابو کر سَيْكَاوَرَاكفيهِعْمَدْوَبنَاة 
Ne PENAK RA on ala saga Pang NGE AP ant‏ 
قَرَادَِيهِزِيَادَةٌكثِيرةوَبََى da Kasa es Ga iail lt‏ 
AAR‏ 


427. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Shalih 
bin Kaisan berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar 
mengabarkan kepadanya, bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Masjid 
dibangun dengan menggunakan tanah liat yang dikeraskan (bata). Atapnya dari dedaunan 
sedangkan tiangnya dari batang pohon kurma. Pada masanya Abu Bakar tidak memberi 
tambahan renovasi apapun, kemudian pada masanya Umar bin Al Khaththab ia memberi 
tambahan renovasi, Umar merenovasi dengan batu bata dan dahan barang kurma sesuai 
dengan bentuk yang ada di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Tiang utama ia ganti 
dengan kayu. Kemudian pada masa Utsman ia banyak melakukan perubahan dan renovasi, 
dinding masjid ia bangun dari batu yang diukir dan batu kapur. Kemudian tiang dari batu 
berukir dan atapnya dari batang kayu pilihan." 


Bab: Tolong menolong dalam membangun masjid 


pi 


yi KASI Kez é PE SALE MEA يز‎ ANA ASI 
Sa La Bes AL Asa asi NAN تيقال‎ gam 


TA 
5 A 


a 


e WAH 


1 2 


Ayi PEKAN بح كار‎ Pn EL الات‎ Jaki ESA Legal Jo LAN َر‎ A 
SAN AA أَعُو‎ AA ىالتار قال كفو‎ AAA 


428. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul 'Aziz bin Mukhtar berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hadza' dari 
Ikrimah, Ibnu "Abbas kepadaku dan kepada Ali, anaknya, "Pergilah kalian bedua menemui 
Abu Sa'id dan dengarlah hadits darinya!" Maka kami pun berangkat. Dan kami dapati dia 
sedang membetulkan dinding miliknya, ia mengambil kain selendangnya dan duduk ihtiba. 
Kemudian ia mulai berbicara hingga menyebutkan tentang pembangunan masjid. Ia 
mengkisahkan, "Masing-masing kami membawa bata satu persatu, sedangkan 'Ammar 


membawa dua bata dua bata sekaligus. Saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, 


beliau berkata sambil meniup debu yang ada padanya: "Kasihan 'Ammar, dia akan dibunuh 
oleh golongan durjana. Dia mengajak mereka ke surga sedangkan mereka mengajaknya ke 
neraka." Ibnu 'Abbas berkata, ""Ammar lantas berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari 
fitnah tersebut." 


Bab: Meminta bantuan tukang kayu dan tukang bangunan dalam membuat mimbar 
dan mendirikan masjid 


AN وقول ار‎ S عَنْسَهلِكَالَبَعَتَ‎ E PA AS ANA سمي قال‎ AAS Sis 
PE EN SNI Jas EA Sg pad AI عَلَيَهوَسَلَمَ‎ 


429. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul "Aziz telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl berkata, 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengutus seorang wanita dan berkata, "Perintahkan 
budakmu yang tukang kayu itu membuat tangga mimbar untukku, hingga aku bisa duduk di 
atasnya." 


NN اعد الو دی امكو غو ا عو عابر ين غك‎ AB NGENE 


A‏ الو 


l ص‎ 


KANE ES a D 
p 7 - 7 £ . ri s Pro .. - 


430. Telah menceritakan kepada kami Khallad berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid bin Aiman dari Bapaknya dari Jabir bin 'Abdullah, bahwa ada seorang wanita 
berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku buatkan sesuatu untuk Tuan, sehingga Tuan bisa 
duduk di atasnya? Karena aku punya seorang budak yang ahli dalam masalah pertukangan 
kayu." Beliau menjawab: "Silakan, kalau kamu mau." Maka wanita itu membuat sebuah 
mimbar." 


Bab: Balasan pahala orang yang membangun masjid 


25 
PAR‏ له عل مره 


gan ee NGA کک‎ PA pan SA Sis 
Sera NAH KA TAN Sian EN SS 
ول‎ Aa SANA An ISA Ia AN مسجد‎ 

KANG BARA Pai َالَيَبَتغي بهو‎ GA Em مَسَجِدَاقَالَ بكي‎ SS 


431. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku 
Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa Bukair menceritakan kepadanya, 
bahwa 'Ashim bin "Umar bin Qatadah menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar 
'Ubaidullah Al Khaulani mendengar 'Utsman bin 'Affan berkata di tengah pembicaraan 
orang-orang sekitar masalah pembangunan masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia 
katakan, "Sungguh, kalian telah banyak berbicara, padahal aku mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membangun masjid -Bukair berkata, "Menurutku 


beliau mengatakan- karena mengharapkah ridla Allah, maka Allah akan membangun 
untuknya yang seperti itu di surga." 


Bab: Memegangi mata panah ketika memasuki masjid 


N LARTE 23 Op ا‎ ARA Tak 
Da SA SA Sea 


432. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan berkata, aku katakan kepada 'Amru, "Apakah kamu mendengar Jabir bin 
'Abdullah berkata, "Ada seorang laki-laki berjalan di dalam masjid dengan membawa panah. 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Jagalah ujung panahmu!" 


Bab: Berjalan melewati masjid 
gA Ea اله قال‎  PU SA Ea DE NANG NG Ja ENE حَدَتْنَامُوسَى‎ 


LA 
E 


Je SAS Ja أو اقتا‎ 16 Kasiyan ah AA NG a ya Ar AN aa aa 
hais صالالا يعقر‎ 

433. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin 'Abdullah 
berkata, aku mendengar Abu Burdah dari Bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: "Barangsiapa lewat dengan membawa panah di masjid atau pasar kita, maka 
hendaklah dipegang ujung panahnya dengan tangannya agar tidak melukai seorang muslim." 


Bab: Membaca sya'ir di dalam masjid 
KEJAR يقالا‎ PN عن‎ LT بن افع‎ AYU SISA 
A 


A 
22 
GN AA AGA 


A JALAN DA A pr KAB Ng WAN EN KK KAN oot A 
AA? 2 AG و لله م‎ e سا‎ saleh 
جالقدس‎ SA Agate 2 اا و سمل ا‎ Tenan 


434. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu 
Salamah bin 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar Hassan bin Tsabit Al Anshari 
meminta kesaksian Abu Hurairah, "Semoga Allah memberimu kebaikan, apakah anda 
mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Wahai Hassan, penuhilah panggilan 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam (permintaan untuk melawan kaum kafir). Ya Allah, 
kuatkanlah dia dengan Ruhul Qudus (Malaikat Jibril) '. Abu Hurairah menjawab, "Ya." 


Bab: Bermain tombak di dalam masjid 


ANE SA‏ یز َد ال قال ea AN SS‏ شِهَابٍقَالَ 


ور 


pt‏ ف عرو 212333 An Gal AN EN BESI Pa‏ ماعل باب 


27 2 FA A ر‎ ? Aa 2 
SAI pg Aa LEAN الَمَسَجَدِوَرَسُو الول‎ AA 


AN PE MSN EA da ah LAS AN ابر اهيبن‎ 
mao Kana AN ala ya NIS KAG 


435. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah berkata, "Pada suatu hari aku 
penah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di pintu rumahku sedangkan 
budak-budak Habasyah sedang bermain di dalam Masjid. Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menutupiku dengan kain selendangnya saat aku menyaksikan permainan mereka." 
Ibraim bin Al Mundzir menambahkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah 
mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, "Aku 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyaksikan budak-budak Habasyah 
mempertunjukkan permainan tombak mereka." 


Bab: Membicarakan perdagangan dan jual beli di atas mimbar di dalam masjid 


Da BPA Ep ALE SEE AS ال قال‎ aU 


Pa Jai نضحت‎ ANE INN Kesal east ia ASAS 


4 


Nas kana; ALA po sn EUR ویک الو‎ Weda loka an AD 


Ww 


SENSASI OBB dls AN NIS 
Fa aa و‎ Pena AA DAA 2A ر‎ 
ماما فوم‎ EN سدم عل‎ ANE LEAN 2330 ARIE Ke وَسَلَّمَعَلَ‎ 


و r‏ سه Ź‏ 2 وات < 


KENA AN AS ANG NGANG EE LANG NGGAE 


2 LI و‎ 


2 T22 AS Pd وم 2س‎ Ao دہ‎ NG 4 AS 
I زعَنَيَحَيَى‎ SE ka NG Ki gak KAI قال ب‎ Ga 


N 


6 
2. 


NN. 
١ 
—- 
E, 


Kalia يد كر‎ Sina EE gbi NAN 555 An 2 D ر‎ 3 4 


436. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Yahya dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata, "Barirah datang kepadanya dan 
meminta tolong dalam masalah pembebasannya dirinya (sebagai budak)." 'Aisyah lalu 
berkata, "Kalau kamu mau, aku berikan tebusan kepada tuanmu dan perwalianmu milikku." 
Tuannya berkata, "Kalau mau, engkau bisa berikan sisanya (harga budak tersebut)." Sekali 
waktu Sufyan menyebutkan, "Kalau kamu mau, bebaskanlah dia dan perwalian milik kami." 


Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, Aisyah menceritakan hal itu kepada 
beliau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Belil dan merdekakanlah. 
Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya." Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dekat mimbar, sekali waktu Sufyan menyebutkanm 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam naik mimbar lalu bersabda: "Kenapa suatu kaum 
membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada Kitabullah. Barangsiapa 
membuat syarat yang tidak ada pada Kitabullah, maka tidak berlaku sekalipun dia membuat 
persyaratan seratus kali." 'Ali berkata, Yahya berkata dan 'Abdul Wahhab dari Yahya dari 
'Amrah seperti hadits ini." Dan Ja'far bin 'Aun berkata, dari Yahya ia berkata, aku mendengar 
'Amrah berkata, aku mendengar 'Aisyah. Dan Malik meriwayatkan dari Yahya dari 'Amrah 
bahwa Bararah....namun ia tidak menyebut bahwa (Rasulullah) naik mimbar." 


Bab: Menagih hutang dan meminta kepastian pelunasan di dalam masjid 


LA 


ر لاي سو MA,‏ م AA bz‏ ر ور 5 م Sa La" DA 7 A LIT DPA‏ 
ESA‏ عبد اله sasana‏ قال BSa‏ عتما ن بن عمَر قال ا خا يوش ANAKE GG ANGE‏ 


Z - 
232 e 2 ol pt. ا س ر ا اسم ا‎ 7 ana ر ر و‎ ia 52 
P4 س‎ 3 Z Z 0 Z 

e, 2A 2 nÉ ل | اس‎ “. Aa an EA na ah 21244 Pi a BA a alr l رس‎ 

Sea SUN Peru DAA حَتَى سمعهارَ سول الله صل الله‎ 
b aa f nd TPS pêra 45 7 

A PA - / za D 2 Z Z Pa‏ 2 ا يم LO‏ 7 و 

فتادی يا WAN IJA‏ يَارَ سو re JB‏ مِنَدَينِكَهَذَاوَ halina i‏ قال لقَدّفعَلت يا 

A 


22 AZLA 
فَاقضِهِ‎ BEA A 
437. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Utsman bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Yunus dari Az Zuhri dari 'Abdullah bin Ka'b bin Malik dari Ka'b, bahwa ia pernah menagih 
hutang kepada Ibnu Abu Hadrad di dalam Masjid hingga suara keduanya meninggi yang 
akhirnya didengar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang berada di rumah. Beliau 
kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamarnya, beliau 
bersabda: "Wahai Ka'b!" Ka'b bin Malik menjawab: "Wahai Rasulullah, aku penuhi 
panggilanmu." Beliau bersabda: "Bebaskanlah hutangmu ini." Beliau lalu memberi isyarat 
untuk membebaskan setengahnya. Ka'b bin Malik menjawab, "Sudah aku lakukan wahai 
Rasulullah." Beliau lalu bersabda (kepada Ibnu Abu Hadrad): "Sekarang bayarlah." 


Bab: Petugas kebersihan masjid dan membuang kotoran dari masjid 


2 2 - 
A و‎ 2 LX وم‎ 57 A 94 


255 و و g2 159. AS x‏ و a‏ | م ر ورا MPG A‏ 
Na Pa Usang‏ حَد تا ماد Se‏ عن ابت عَن ATE‏ عَنآ ي هر AAL‏ 


PPA 


Ga I 3 as, يور مه م‎ 5 GANG J7 دور‎ pit واو و لارام‎ 
ES ME ia ga EN LAN JUS In يفم‎ AAN 


Pd 4 وا ر ر ر‎ DANA Dn و سماو 2 > سه‎ A 
PL INA Lal” 0 Sl 0 أو قا‎ z دلوز‎ AST? 
A A DA اذ بەد‎ 
فصل علي‎ N SJ 2 AE) I 


438. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Rafi' dari Abu Hurairah, "Ada seorang laki-laki 
kulit hitam atau wanita kulit hitam yang menjadi tukang sapu Masjid meninggal dunia. Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya tentang keberadaan orang tersebut. Orang-orang 


pun menjawab, "Dia telah meninggal!" Beliaupun bersabda: "Kenapa kalian tidak memberi 
kabar kepadaku? Tunjukkanlah kuburannya padaku!" beliau kemudian mendatangi kuburan 
orang itu kemudian menshalatinya." 


Bab: Haramnnya memperdagangkan khamer di dalam masjid (sebelum turun ayat 
pengharaman meminumnya) 


ANU ANG‏ عن أب رن الغو San‏ عن 

222 <, A Tl AF g كع و ےر 2م‎ LAIN LAI وو ا‎ 
ل‎ a a 
Adé 
439. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Muslim 
dari Masruq dari 'Aisyah berkata, "Ketika turun ayat-ayat dalam Surah Al Baqarah tentang 


masalah riba, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar ke masjid lalu membacakan ayat-ayat 
tersebut kepada manusia. Kemudian beliau mengharamkan perdagangan khamer." 


Bab: Pelayan masjid 

A sz 14 ر‎ ANG el و و‎ 0000 
Ne IIS ANIS 7 بَوُرَيدِعَنْكَابتِعَنَأ راف نا يهر‎ SER SAS اقر قال‎ gaga SAS 
WEI دوس‎ EM Jagad Sana SEA ATMAN SN 


440. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Waqid berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah, "Seorang laki-laki 
atau perempuan mengurusi (kebersihan) Masjid, dan aku tidak melihat kecuali bahwa ia 
adalah seorang wanita. Lalu dia menyebutkan hadits Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 
beliau shalat di atas kuburnya." 


Bab: Para tawanan dan orang yang bermaksiat diikat di masjid 


15 


a aa kera 


Load 


JAN pian AA fit محمد‎ 
کا‎ sês Agan Ka he a serasa 3D 

Ii aiiis Aa ST Lena i 
جمدي‎ PAS, هٽ ل مٽ ڪال ينغي‎ oka le کڪ گر تقو لخي‎ A 
Kt قَالَرَوْ‎ 


441. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Rauh dan Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu 
Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya 'Ifrit dari 
bangsa Jin baru saja menggaguku untuk memutus shalatku tapi Allah memenangkan aku 
atasnya, dan aku berkehendak untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai waktu 


اما 
To‏ 

NA 
4 
6 
Ga 


shubuh sehingga tiap orang dari dapat kalian dapat melihatnya. Namun aku teringat ucapan 
saudaraku Sulaiman Alaihis Salam ketika berdo'a: "(Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku 
kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorangpun setelah aku) ' (QS. Shaad: 35). Rauh 
berkata, "Kemudian beliau mengusirnya dalan keadaan hina." 


Bab: Mandi bagi orang yang baru masuk Islam dan mengikat tawanan di masjid 


دتا عد ال ن يوس قال Rs SA SEA‏ ي سير سم LTE BN‏ 


Z 


D L5 Ee بي‎ 5 2 pama عا کک‎ a ada 


- 
ر صم ر ور A‏ 


N MA NAN Mendes a. Aas 


442. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Laits berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Sa'id bahwa ia 
mendengar Abu Hurairah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengirim 
pasukan berkuda mendatangi Najed, pasukan itu lalu kembali dengan membawa seorang 
laki-laki dari bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka kemudian mengikat 
laki-laki itu di salah satu tiang masjid. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu keluar 
menemuinya dan bersabda: "Lepaskanlah Tsumamah." Tsumamah kemudian masuk ke 
kebun kurma dekat Masjid untuk mandi. Setelah itu ia kembali masuk ke Masjid dan 
mengucapkan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selian Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah." 


Bab: Kemah di dalam masjid bagi orang yang sakit dan selain mereka 
ا عَنَأَبِيهِعَنَعَايسَدّكَالَتَ‎ AON عد اله‎ SIS قال‎ LS AE دار گر‎ 
الْمَسْجِدِلِيَعُوكهُ‎ GARA ala AA Le LAM Ay Sosial ايك‎ 

KAWANAN BEA JIN) KE الْمَسَحِدِحَيْمَةُمنْبَنِي‎ GA ba ر‎ 
con ena, 


443. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Bapaknya 
dari 'Aisyah berkata, "Pada hari peperangan Khandaq, Sa'd terluka pada bagian lengannya. 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mendirikan tenda untuk menjenguk Sa'd dari 
dekat, sementara di Masjid banyak juga tenda milik bani ghifar. Kemudian banyak darah 
yang mengalir ke arah mereka (orang-orang bani Ghifar), maka mereka pun berkata, 'Wahai 
penghuni tenda! Cairan apa yang mengenai kami ini? Ia muncul dari arah kalian? ' Dan 
ternyata cairan itu ada darah Sa'd yang keluar sehingga ia pun meninggal." 


Bab: Memasukkan unta ke dalam masjid karena suatu alasan 


LUX ووو‎ 


A 2 £ 1172?‏ مو MAN,‏ و و و AAN‏ ر 
SEA PAN Ai‏ محمد a‏ 


A 
2724 me 


عر ريدق أ كمه 6 اء Aa‏ ماعو áf‏ 

27 TAU ر‎ AMA - A, 03 KAB 4 Lu 

EA SERAH hoá stiis Beng 
A 2 Aa 

Gi‏ الطور 5 NS‏ مَسَطُورٍ 


444. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Naufal dari 'Urwah bin Az Zubair 
dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata, "Aku mengadu kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa aku mengalami rasa sakit. Beliau kemudian 
bersabda: "Thawaflah di belakang orang dengan berkendaraan." Maka aku pun melakukan 
thawaf, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di sisi Ka'bah dengan 
membaca: "WATHTHUUR WA KITAABIM MASTHUUR (Demi bukit, dan Kitab yang ditulis) ' 
(Os. Ath Thuur: 1-2). 


Mars SIS BSE AA همام قال‎ KAA SANA 
akan EA Jo ai pa AS AE صل‎ ASI Ta 5$ 
احِدِمبَمَاوَاجِدَ‎ Kgs ا‎ GAN ena Aa Jaa ga ann å 


2 


AMI حَتّی‎ 


A 


445. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepadaku 
Bapakku dari Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, bahwa dua 
orang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar dari kediaman beliau pada malam 
yang gelap gulita. Dan seakan pada keduanya ada lampu kecil yang menerangi keduanya, 
ketika keduanya berpisah, masing-masing dari shahabat tersebut diiringi cahaya hingga tiba 
menemui keluarganya." 


Bab: Pintu dan jalan untuk berlalu lalang di masjid 


23 و‎ 74 vás r 6 23 2 ر کے‎ 
Ss KENA AN PN je ag Boku حَدنْمًا محمد د‎ 


# CH 


Gas SA a Kat AA Sa 


CAM SL تفي مَفْسِي‎ PR ae S مَاعنَد الله قبکی أَبُو‎ e 
4 5 Pu a? و ع ر‎ 

Tegal Ie AP SIA Kera ME Kr aing SAN PU San 
Ke Pala sas AE NGANG KN SGB بک‎ HE sa 


ve 


7o 
و و‎ 


ebl aas CDP {> nasai, TL NA ENG A, T £ و‎ 27 Pt 
BOR IS Ya NAN AI لاد ت آبابکر‎ PA Il ALIS P3 
2 < 1 ت‎ P 8. 2 
4 
الْمَسَجِدِبَابٌإِلَاسُدَإِلِابَابُأيبكر‎ 
Z نين‎ [4 [4 r 


446. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan 
kepada kami Fulaih berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nadir dari 'Ubaid bin 
Hunain dari Busr bin Sa'd dari Abu Sa'id Al Khudru berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyampaikan khuthbahnya, "Sesungguhnya Allah telah menawarkan kepada seorang 
hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi-Nya. Kemudian hamba tersebut 
memilih apa yang ada di sisi Allah." Maka tiba-tiba Abu Bakar Ash Shidiq menangis. Aku 
berpikir dalam hati, apa yang membuat orang tua ini menangis, hanya karena Allah 
menawarkan kepada seorang hamba untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi- 
Nya lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah?" Dan ternyata Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah yang dimaksud hamba tersebut. Dan Abu Bakr adalah 
orang yang paling memahami isyarat itu. Kemudian beliau berkata: "Wahai Abu Bakar, 
jangalah kamu menangis. Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku 
dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengambil 
kekasih dari ummatku, tentulah Abu Bakar orangnya. Akan tetapi yang ada adalah 
persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam. Sungguh, tidak ada satupun pintu di 
dalam Masjid yang tersisa melainkan akan tertutup kecuali pintunya Abu Bakar." 


P ES EA SA ÁE eS‏ بر NGGEN‏ يل بن كم 


Z جر‎ 


PAM SEN 45 á T Kets‏ ف مر Aap‏ فيد غاص 
ML ot MA 5-7 - PA Ad‏ د 7 ر ia‏ سو 
Nai Kra ii a 0‏ نبس as AE baa PEN‏ 
وَمَالِوِمِنَ أبي بكر ala 3 aaa‏ الئاس GG SEN‏ حَليلا ةلجن 


PA 


Kaia aE SEN sa Ji YO 


447. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi berkata, telah 
menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku ia 
berkata, Aku mendengar Ya'la bin Hakim dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas berkata, "Pada suatu 
hari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam keluar dalam keadaan sakit yang membawa pada 
ajalnya. Saat itu kepalanya dibalut dengan kain, beliau lalu naik mimbar dan menucapkan 
puja dan puji kepada Allah. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya tidak ada seorangpun 
yang paling amanah dihadapanku, baik pada dirinya maupun hartanya melebihi Abu Bakar 
bin Abu Oahafah. Seandainya aku boleh mengambil kekasih dari ummatku tentulah aku 
ambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. Tutuplah 
semua pintu dariku kecuali pintu Abu Bakar." 


Bab: Pintu-pintu dan kunci untuk Ka'bah atau masjid 


29 


ANA PNY bê > AN GARA ena saa SU MS 


g% 


o 9 ولا ا د‎ 9 E 


2002 22 Ld e9 A.S { - 


A 


LA 
La و‎ 


e ABU KE P 
de AEA 


448. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man dan Qutaibah bin Sa'id berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengunjungi Makkah (Ka'bah) seraya memanggil 'Utsman 
bin Thalhah, 'Utsman bin Thalhah kemudian membuka pintu (Ka'bah) dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun masuk diikuti oleh Bilal, Usamah bin Zaid, dan "Utsman bin Thalhah, lalu 
pintu ditutup. Beliau berada di dalam sesaat kemudian mereka keluar." Ibnu Umar berkata, 
"Aku segera menemui Bilal untuk menanyakan sesuatu, Bilal pun menjawab, "Beliau 
melaksanakan shalat di dalam (Ka'bah)." Aku bertanya lagi, "Di sebelah mana?" Bilal 
menjawab, "Di antara dua tiang." Ibnu Umar berkata, "Lalu aku lupa untuk bertanya berapa 
beliau shalat." 


Bab: Masuknya orang musyrik ke dalam masjid 
0 2 813 - Para Te Ag عر‎ -aik + 0 2 ايز‎ E نيم‎ AN, ر‎ 
يقو ل بعت ر سول الله صل الله‎ en aa 
A < Lea > LS 20 Pa tag 54 > 
Dada (yo بطو‎ PJ SNG Ga GANG ai 55 تَجدِفَجَاءتَبِرَ جُلِمِنّ‎ SEA ga 
PSA سَوَارِي‎ 
449. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Sa'id bin Abu Sa'id bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah mengirim pasukan berkuda mendatangi Najed, kemudian pasukan 
tersebut kembali dengan membawa tawanan seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang 


bernama Tsumamah bin Utsal. Kemudian laki-laki itu diikat di salah satu tiang masjid." 


Bab: Mengeraskan suara di masjid 


PANTE NE ال عبد‎ NGA قال‎ anang 3 3 SEA NAN Ai WA BE 
aka 15 - اه ام م ا‎ NG م ا‎ | Go 2s 7 2 pa 
/ TANG جل قر‎ INUL BH AN SA دب‎ 
SN JR ya YEL ا‎ HO MN AJE KEP PN SPS ISA, 


LA 
A 14 


D وور 26 5 27 ا‎ AS 
ayat AA Gama BENG PA t SUS Tak Jala KS قال لو‎ 


450. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Al Ju'aid bin 'Abdurrahman 
berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Khushaifah dari As Sa'ib bin Yazid berkata, 
"Ketika aku berdiri di dalam masjid tiba-tiba ada seseorang melempar aku dengan kerikil, 
dan ternyata setelah aku perhatikan orang itu adalah ' Umar bin Al Khaththab. Dia berkata, 
"Pergi dan bawalah dua orang ini kepadaku." Maka aku datang dengan membawa dua orang 
yang dimaksud, Umar lalu bertanya, "Siapa kalian berdua?" Atau "Dari mana asalnya kalian 
berdua?" Keduanya menjawab, "Kami berasal dari Tha'if" "Umar bin Al Khaththab pun 
berkata, "Sekiranya kalian dari penduduk sini maka aku akan hukum kalian berdua! Sebab 
kalian telah meninggikan suara di Masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


A PA - 
وور > سم وام 2 كي رو لوت وو‎ 3 BAT RANG 2 ور‎ NGE MAA KS 
اشرما‎ PA YANA AE NA, PAMA NS AA 
2 J صى ابن ابي )222 يدي در‎ AD VOLN Ap ب بن‎ (8) Aek PS 


2 A 


pall‏ سلمف المج دقار LAN Je ANG a BA AN Lak‏ لَيَهِوَمَلَّموَهُوَفي 


A Ae‏ ار تر ga‏ ر AA‏ و zé NG ang A 0 ENA KA EE‏ ور 


فال با كفك قال ك اء 5 ga) kêba JENANG‏ مينك قال yn TEA PENA‏ اله 


a 2 Pa‏ ر F‏ 2 و 

eLa pal Je NI IP‏ قمقَاقضه 

451. Telah menceritakan kepada kami Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab telah 
menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Ka'b bin Malik bahwa Ka'b bin Malik mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia menagih hutang kepada Ibnu Abu Hadrad pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dalam masjid hingga suara keduanya meninggi dan didengar oleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang berada di rumah. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian keluar menemui keduanya sambil menyingkap kain 
gorden kamar. Beliau memanggil Ka'b bin Malik: "Wahai Ka'b!" Ka'b bin Malik menjawab, 
"Wahai Rasulullah, aku penuhi panggilanmu." Beliau memberi isyarat dengan tangannya 
agar ia membebaskan setengah dari hutangnya. Ka'b bin Malik berkata, "Wahai Rasulullah, 


aku sudah lakukan." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kemudian bersabda: "Sekarang 
bayarlah." 


Bab: Membuat halagah (majelis) dan duduk-duduk di masjid 


0 ر ورو 1 ور‎ lza? 2 18 195 cs 
Jaja عَبَيّداللَهِعَ نافع عَنعَبَدِ اللَهبَنٍ‎ Was Jaka) بنا‎ ed SAS NGA KARI 


4 


@ 
4 ENG A a2 MK Pi KA PR ساي‎ 7 ML AL ا 21-44 م‎ la, 


KANG salaka AN LAN Sena 


A 


سو و 22 A,‏ 
الله A‏ وَسَلمَامَرَ بِهِ 


452. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Bisyr bin Al Mufadldlal telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari 'Abdullah 
bin 'Umar berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang 
pada saat itu sedang di atas mimbar, "Bagaimana cara shalat malam?" Beliau menjawab: 
"Dua rakaat dua rakaat. Apabila dikhawatirkan masuk shubuh, maka shalatlah satu rakaat 
sebagai witir (penutup) bagi shalatnya sebelumnya." Ibnu 'Umar berkata, "Jadikanlah witir 
sebagai shalat terakhir kalian, karena Nabi shallallahu "alaihi wasallam memerintahkan hal 
yang demikian." 


rG 


TU E دتا ا‎ 


23 04 


Pn aa Haa Bh Hn Na 


sasala sae Je GN EA‏ ف الْمَسْجِدٍ 


453. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata, "Seorang laki-laki 
datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau sedang berkhuthbah. Katanya, 
"Bagaimana cara shalat malam?" Beliau menjawab: "Dua rakaat dua rakaat. Apabila 
dikhawatirkan masuk subuh, maka shalatlah satu rakaat sebagai witir (penutup) bagi shalat 
yang telah kamu laksanakan sebelumnya." Al Walid bin Katsir berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa Ibnu 'Umar menceritakan kepada mereka, bahwa 
ada seseorang yang memanggil Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau berada di 
masjid." 


NGALAH JAYANE BIO ANE ا خر امالك‎ EA EA 


eg تا كو افد لاعتو‎ SKI Aa PA: têka بن أي طَالِبٍ‎ jek 


AA Ne LA TIN Fee‏ ا 


SA AGA IA Da AA sd We PEN IG 


KEMPAS 


454. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa Abu Murrah mantan 
budak 'Uqail bin Abu Thalib mengabarkan kepadanya dari Abu Waqid Al Laitsi berkata, 
"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di masjid, maka datanglah tiga orang 
laki-laki. Dua orang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan seorang lagi pergi. Satu 
di antara dua orang ini nampak berbahagia bermajelis bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang yang satu lagi duduk di belakang mereka. Setelah Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selesai (menyampaikan pengajaran) beliau bersabda: "Maukah kalian aku 


beritahu tentang ketiga orang tadi? Adapun seorang di antara mereka, dia meminta 
perlindungan kepada Allah maka Allah lindungi dia. Yang kedua, dia malu kepada Allah maka 
Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah maka Allah pun 
berpaling darinya." 


Bab: Terlentang dan meluruskan kaki di masjid 


WIT, 


TI کو نيو عدر‎ iE نمالاو ڪنان ښټ اپ ڪن‎ WA A 


9 عله ص ل ل 
PATEE‏ عمو عتما Web IA KAA‏ 


455. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari 'Abbad bin Tamim dari Pamannya bahwa dia melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berbaring di dalam masjid dengan meletakkan satu kakinya di atas kaki yang lain." 
Dan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab berkata, "'Umar dan 'Utsman juga 
melakukan hal serupa." 


Bab: Masjid yang terletak di jalan hendaklah tidak mengganggu orang 


D 
ag و‎ A و دسم‎ 


Past (ANE MEA SAM EIES 28 ANE IE 21 PA 


CIA A AN Da D TEIRA 
P PTN HPA الله صل ال کک‎ e 


22 


aa 9 مو‎ PI TEA A 2 BAHU AF Lan ANG a مس > ا‎ 
وو ب‎ z ا رو 2 تر‎ a4? 
saias Het An SLB: GEF IE ga akis 


< LAI 
من لمشر كين‎ 


456. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin 
Az Zubair bahwa 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Aku belum 
mengerti kedua orang tuaku kecuali saat keduanya telah memeluk agama ini. Dan tidak 
berlalu suatu haripun dalam kehidupan kami kecuali Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
datang menemui kami di penghujung hari, baik pada saat paginya maupun sore. Aku ingat 
saat nampak kelslaman Abu Bakar, ketika dia di masjid dan shalat di sana dengan membaca 
Al Our'an. Maka wanita-wanita dan anak-anak Musyrik memperhatikan dia dengan penuh 
keheranan. Sementara Abu Bakar adalah seseorang yang sangat mudah menangis, yang 
tidak bisa menguasai air matanya apabila dia membaca Al Our'an. Dan kejadian itu telah 
menggemparkankan para pembesar Musyrikin Ouraisy." 


Bab: Shalat di masjid pasar 


PPA 
Peoi 


AE PE EA ماو‎ PISA ده قال‎ AS 
Sb bapa UE SAS sani ga دعل‎ AN sa 
EEEE shs Lis لم‎ SA Ah ا 23 ا‎ 


Lc 


Sma A asin A N Jas Peak aké ala‏ كَانفي صَلَاقِمَاكَانَتٌ ت تح sada‏ تصَل 
ني عَلَيَهِلْمَكَايَكَدُمَاكامَف مجلس د الي ea NAN a A‏ 


457. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abu Mu'awanah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Shalat berjama'ah lebih utama dari shalatnya sendirian di 
rumah atau di pasarnya sebanyak dua puluh lima derajat. Jika salah seorang dari kalian 
berwudlu lalu membaguskan wudlunya kemudian mendatangi masjid dengan tidak ada 
tujuan lain kecuali shalat, maka tidak ada langkah yang dilakukannya kecuali Allah akan 
mengangkatnya dengan langkah itu setinggi satu derajat, dan mengahapus darinya satu 
kesalahan hingga dia memasuki masjid. Dan jika dia telah memasuki masjid, maka dia akan 
dihitung dalam keadaan shalat selagi dia meniatkannya, dan para malaikat akan 
mendoakannya selama dia masih berada di tempat yang ia gunakan untuk shalat, 'Ya Allah 
ampunkanlah dia. Ya Allah rahmatilah dia'. Selama dia belum berhadats." 


Bab: Menhilangkan jari-jari tangan di masjid dan lainnya 


کا 2 .2 ر کا san 7 2 > Ra AS gann‏ .2 ا 
دتا ڪام د di gabig‏ حَدَتْتَاوَاقِدَعَنَأبِيهعَنَابَوِعْمَرَأوَ ابَنِعَمْرِوشَبَكَ 


LA A 
- 


Asi ala SAH Jo b) 


E 1 


PA Ona) 344 pain.‏ وَهْوَيَقَولْكَالَعَبَدَاشَمَقَالَرَ وا ران 
EN AE la gala‏ عَمْرِ و Bed na‏ 


A 


KUNING INTINE محمد‎ Hee nh EPA 


458. Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar dari Bisyr telah menceritakan 
kepada kami 'Ashim telah menceritakan kepada kami Waqid dari Bapaknya dari Ibnu 'Umar 
atau Ibnu 'Amru, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menganyam jemarinya." Ashim bin 
'Ali berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin Muhammad berkata, aku 
mendengar hadits ini dari bapakku, tapi aku tidak hafal. Lalu Waqid mengingatkan aku dari 
Bapaknya ia berkata; aku mendengar Bapakku ia berkata; 'Abdullah berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai 'Abdullah bin 'Amru, mengapa jika kamu 
bersama orang-orang lemah itu kamu berbuat begini?" 


ak D a PASAR IE, 333 ag YA TA دتا‎ 


KAA NE KA ak MAN IE ya jaya AJAH HAH sale Ja NG 


2 


459. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Abu Burdah bin "Abdullah bin Abu Burdah dari Kakeknya dari Abu Musa dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang mukmin dengan 
mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." kemudian 
beliau menganyam jari jemarinya." 


A A “5 


AEFIA Lia Eo E NAS NG a 


TARGE AEA ANE NAWA 7 الس كم ےر كر اہ‎ TAN ANG 
LIA EN ا سير ين‎ NG aa NGA Aa EN بتارَسول ال صل‎ 


R ANA SEE PLAN GAS a SISA 2 ISI لس‎ 
sa بعل طهر‎ SMA IA عَلَ الْسَرَى‎ ANE 


Wd rai S aa PESAN Na 
VANS ga a s AA LAN HNS كلمي قوم جف ینطو‎ : 
و‎ 4 


N 


SEA AEA z 7 LA Au z, 
Siati KULAS JAN 59 gi KANAN Nb 253 AG 
PENA أطو لر‎ zio كبرو سَجَدَمِذْلَ سْجُوده‎ EA 55 FI سجو ده أو‎ Ja وَسَجَدَ‎ 
KA na Ga ke NE Ka يفو‎ aé مم‎ JAS 


460. Telah menceritakan kepada kami Ishag berkata, telah menceritakan kepada kami An 
Nadir bin Syumail telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin dari Abu 
Hurairah berkata, "Rasulullah bersama kami melaksanakan salah satu dari shalat yang 
berada di waktu malam." Ibnu Sirin berkata, "Abu Hurairah menyebutkan menyebutkan 
(nama) shalat tersebut, tetapi aku lupa." Abu Hurairah mengatakan, "Beliau shalat bersama 
kami dua rakaat kemudian salam, kemudian beliau mendatangi kayu yang tergeletak di 
masjid. Beliau lalu berbaring pada kayu tersebut seolah sedang marah dengan meletakkan 
lengan kanannya di atas lengan kirinya serta menganyam jari jemarinya, sedangkan pipi 
kanannya diletakkan pada punggung telapak tangan kiri. Kemudian beliau keluar dari pintu 
masjid dengan cepat. Orang-orang pun berkata, "Apakah shalat telah digashar (diringkas)?" 
Padahal ditengah-tengah orang banyak tersebut ada Abu Bakar dan 'Umar, dan keduanya 
enggan membicarakannya. Sementara di tengah kerumunan tersebut ada seseorang yang 
tangannya panjang dan dipanggil dengan nama Dzul Yadain, dia berkata, "Wahai Rasulullah, 
apakah Tuan lupa atau shalat digashar?" Beliau menjawab: "Aku tidak lupa dan shalat juga 
tidak digashar." Beliau bertanya: "Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain?" Orang-orang 
menjawab, "Benar." Beliau kemudian maju ke depan dan mengerjakan shalat yang tertinggal 
kemudian salam. Setelah itu beliau takbir dan sujud seperti sujudnya yang dilakukannya atau 
lebih lama lagi. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan takbir, kemudian takbir dan 
sujud seperti sujudnya atau lebih lama lagi, kemudian mengangkat kepalanya dan takbir." 
Bisa jadi orang-orang bertanya kepadanya (Ibnu Sirin), apakah dalam hadits ada lafadz 
'Kemudian beliau salam' lalu ia berkata: aku mendapat berita bahwa Imran bin Hushain 
berkata: kemudian beliau salam'." 


Bab: Masjid-masjid yang terletak di jalan kota Madinah dan tempat-tempat dimana 
Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam pernah shalat di dalamnya 


KAA AA‏ دنا ي کر baka‏ قال Ie‏ اف TA‏ ل 
Aa Ån saga aga Gad‏ فبا و IS RILIS‏ فيا و أده 


r IM 


. De وا‎ | i 5 bi 2 pn... 4 7 7 g A 
يُصَلْ في‎ NAN aa SAS ESA NG في‎ kas ka gah EN Pauh 

ea A 4 عاك بن‎ Ki E A و لر ان اذ‎ 1 „£? 3 
SANA GIS RSA BEI أعكمة إلا و‎ ELISA تلك‎ 


ls 


461. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al Mugaddam berkata, 
telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada 
kami Musa bin 'Ugbah berkata, "Aku melihat Salim bin 'Abdullah memilih tempat di suatu 
jalan lalu melaksanakan shalat di tempat tersebut. Dan dia menceritakan bahwa Bapaknya 
pernah shalat di tempat itu, dan bapaknya pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
juga shalat di tempat itu." Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa dia 
pernah shalat di tempat itu, dan aku bertanya kepada Salim, dan aku juga tidak 
mengetahuinya kecuali dia sepakat dengan Nafi' tentang tempat yang dimaksud. Namun 
keduanya berbeda pendapat tentang masjid yang berada di Syarfil Rawha'." 


LA 
gx 


ara عاض كال كد نكا مومه‎ NGGE ا٤‎ 4 ااام‎ AM IA 
Sigli kazis A انش بَنْعِيَاضٍ قال حدنتاموسی‎ SAS قال‎ Ga GA حَدَتَمَاإِبَرَاهِيمْبَنَالمَنَذِر‎ 
SI ain AAN ينز لبذي‎ SAM MAT AN AA PIKAT 


Abg a aa < Sinai E 2 
عَلَ شَفِيرِ‎ MASA Bag g الط ر يق او‎ 
WA BSN Na La PE الو ادي ال َر قيقع س‎ 


Z 
Pa wi 8 Z A 


IE سَلَّم‎ ALAN AI SS جنه‎ Iii An 
SERA a ئی كفو كلك المكاة الي كام عبد‎ vidha AN 
wegig aa aaa Ara TAN GA JALAN As 

aE sis PAHA . KAN Ide اليم لمكا لي‎ NENG الدَوَحَاءِوَقَدٌ‎ 


Z 
a 4 


مينك حین تة تف من الس جرفم وك مدع JNE‏ اتی INA‏ 


م 


< 


ega SAS IL عُمَ رَ‎ KP 4 EA a ف‎ Ka Nas جد‎ 2 AR OE 
بيتوي‎ IN Sp be انا رفول‎ SUS se AN 


1 w: Le 2 Pa 
في دَلِكَ‎ ka PESAN Uang JA sd EN AN 
AEA 57 7 c Pa 22 » 04 مد‎ Pa 2 Al ر ر‎ f 7 27 
Dag SANE Sa PAN uá jas عَنسَارِهِوَوَرَ‎ K 2 SS dmna 
0 0 


Ia Pa ana IBI في الظَهَرَ‎ ja Nak ii PN AS الك‎ 


A 


LA 
£ 


BA Sertai PA AA 4 PERAI 
Pagg NAS مين الط ر يوو‎ ETS NG SKI 12635) 2556 das 
ن جَوفهًا‎ BASE SUN AA PEP Ta ak Jagal 
Ahn gal Jo iN S gah KN PELAT SANA وهي قَابمة‎ 

Pa Ki Ann NG KR ATA AA 

SE ALANA Min para Mes 
nas Pa ana SEA Jin at ڙو‎ 
MAA الطّر‎ po AXIS Tang ga EN A aa NG 

JJ AN NEO gadi ala يقر‎ Jali کی بيهو‎ MENU Jami 
صل ا‎ AAS ga 3 ae, A G Injo ieo ain 
Seed sa AS اليف‎ Jem NA) 56 ka sadé 
مرل رشو لالصلا‎ NAN EN Ke A 
AM Pat صل‎ AN SAS Perasan SAN Inna علدو‎ 

AKA Ha an Bebi tao (AN Yi مُضبح‎ NENG PRAE 38 
ولج أل ماكز‎ a SAE belas 
ESA AS HN NAVY AT MAT BA era 
is sd NA EN E 
g NGT Nyah SNG AC Teka JÊNG MEN 5 
KA Neng SEN YA Ke JAN مسقب‎ ISA 333 


462. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami berkata, telah 
menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyadl berkata, telah menceritakan kepada kami Musa 


bin 'Ugbah dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berhenti di Dzul Hulaifah di bawah pohon samurah ketika 
melaksanakan 'Umrah dan hajinya, yaitu tempat yang sekarang digunakan sebagai masjid di 
daerah Dzul Hulaifah. Ketika beliau kembali dari suatu peperangan, atau haji, atau umrah, 
dan melewati jalan tersebut beliau turun melalu dasar lembah, dan ketika telah sampai di 
dasar lembah beliau singgah di Bathha' (saluran tempat mengalirnya air) yang terletak di 
tebing sebelah timur dari lembah tersebut. Di situ beliau bermalam dan beristirahat sampai 
pagi. Beliau tidak singgah di masjid yang berbatu dan tidak juga di bukit yang ada masjidnya. 
Di lembah itu terdapat celah yang pernah digunakan oleh 'Abdullah untuk melekasanakan 
shalat. Di dasar lembah tersebut ada gundukan pasir dimana Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah shalat di situ. Suatu hari aliran air di Bathha' menyeret gundukan pasir 
tersebut sehingga menutup celah yang pernah digunakan oleh 'Abdullah untuk shalat. 
'Abdullah bin 'Umar menceritakan kepadanya (Nafi') bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah melaksanakan shalat di masjid kecil, bukan masjid yang terdapat di Syarful Rauha'. 
'Abdullah mengetahui tempat yang pernah digunakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
untuk shalat. la berkata, "Disana, di sebelah kanan jika kamu berdiri shalat di masjid itu. 
Masjid itu terletak di sebelah kanan jalan jika kamu berjalan menuju ke arah Makkah. Jarak 
masjid tersebut dengan masjid besar sejauh lemparan batu atau kurang lebihnya sekitar itu." 
A'abdullah bin 'Umar juga pernah shalat di lembah 'Irgi yang terletak diperbatasan Rauha'. 
Lembah ini ujungnya di sisi jalan di bawah masjid yang posisinya di sebelah kanan jika kamu 
berjalan menuju Makkah. Disana sudah dibangun masjid namun 'Abdullah bin 'Umar belum 
pernah shalat di masjid tersebut. Dia melewati masjid tersebut dari sebelah kiri dan 
belakangnya, kemudian ia shalat di depannya di lembah 'Irq itu sendiri. Pernah ketika dia 
kembali dari Rauha', dia tidak shalat Zhuhur (di tempat lain) hingga sampai di tempat 
tersebut, kemudian dia shalat Zhuhur di tempat tersebut. Jika dia kembali dari Makkah dan 
melewati tempat itu satu jam sebelum Shubuh atau di akhir waktu sahar (menjelang 
shubuh), dia beristirahat hingga shalat Shubuh di tempat itu. 'Abdullah juga menceritakan 
kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berhenti singgah di bawah pohon 
besar di desa Ar-Ruwaitsah di sebelah kanan jalan menghadap ke jalan, yakni pada tempat 
yang rendah dan datar. Sehingga beliau bisa melalui tebing datar yang jaraknya dua mil dari 
ujung jalan yang datar desa Ar-Ruwaitsah. Tebing itu bagian atasnya sudah banyak yang 
rontok dan berjatuhan di sisi bawahnya, namun tebing itu masih berdiri tegak pada 
landasannya sekalipun pada sisinya itu banyak terdapat celah. 'Abdullah bin "Umar juga 
menceritakan kepadanya bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah shalat di dekat air 
terjun yang posisinya di belakang desa Al 'Arj jika kamu menuju desa Hadlbah. Pada masjid 
itu ada dua atau tiga kuburan yang ditandai dengan batu yang berada di sebelah kanan jalan, 
pada jalan yang datar. Di sisi kanan jalan yang datar itulah 'Abdullah pernah melintas ketika 
kembali dari desa Al 'Irj setelah matahari condong pada tengah hari, lalu dia shalat Zhuhur di 
masjid itu. 'Abdullah bin 'Umar juga menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah singgah di pohon-pohon besar di sebelah kiri jalan di tempat saluran air 
dekat desa Harsya. Saluran air itu letaknya berhubungan dengan ujung jalan desa Harsya 
yang jaraknya sejauh lemparan anak panah (kira-kira dua pertiga mil). 'Abdullah pernah 
shalat di dekat pohon yang paling besar dan paling tinggi di antara pohon-pohon besar 
tersebut. "Abdullah juga menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
singgah pada saluran air yang terletak dekat lembah yang disebut dengan Marrul Zhahran, 
yakni sebelum Madinah jika menuruni lembah Shafrawat. Beliau singgah dan turun hingga ke 
bawah yang posisinya ada di sebelah kiri jalan jika kamu menuju arah Makkah. Jarak antara 
saluran air yang beliau singgahi dengan jalan hanya berjarak tidak lebih dari sejauh lemparan 


batu. "Abdullah bin "Umar juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah singgah di Dzu Thuwa dan bermalam di sana sampai subuh, ia lalu 
melaksanakan shalat subuh di sana ketika Beliau pergi mengunjungi Makkah. Tempat shalat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut posisinya pada sebuah bukit besar, bukan 
pada posisi di mana sekarang dibangun masjid, yaitu pada dasar bukit tersebut. 'Abdullah bin 
'Umar juga menceritakan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
menghadap dua jalan masuk menuju gunung yang jaraknya dengan puncak gunung sekitar 
sebesar Ka'bah, posisinya sekarang di sebelah kiri dari masjid yang didirikan. Dan tempar 
shalat Nabi shallallahu "alaihi wasallam letaknya lebih rendah dari tebing yang berwarna 
hitam. Jarak tempat itu dari tebing tersebut sepuluh hasta atau kurang lebih sekitar itu. Dan 
jika kamu shalat menghadap dua jalan ke gunung tersebut maka tempat tersebut berada di 
tengah antara kamu berdiri dengan Ka'bah." 


Bab: Bab: Sutrah (pembatas) tempat shalat 


Pena Pa PANA 2‏ 4 545 5 و 5 » » P‏ وورم و مو 
SI‏ عبد الله بن يوس سق قال ا حورتام الك عن ابن ش هاب KELES BAE HA ee‏ 


a 


4 7 5 Ae E 2 Raat Aa ال ی ج‎ 
e 39 Mp Padma Bi RA 
igéz / 


26 ا‎ AA P ai 
463. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari 'Abdullah 
bin 'Abbas bahwa dia berkata, "Pada suatu hari aku datang sambil menunggang keledai 
betina dan pada saat itu usiaku hampir baligh. Saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sedang shalat bersama orang banyak di Mina tanpa ada dinding (tabir) di hadapannya. Maka 
aku lewat didepan sebagian shaf, aku lantas turun dan aku biarkan keledaiku mencari 
makan. Kemudian aku masuk ke barisan shaf dan tidak ada seorang pun yang menegurku." 


ا 


AT 


ULE عُْمَرَ‎ IA SAE KEBUN SAYA َعْنِي‎ IG Kas 
Sa ةقثو‎ D. DANA sé ASK ala Gel Po MI GBI FEE 
A AG 23 Eoad JANG Jaki كان‎ HAN LI فيصل‎ 


464. Telah menceritakan kepada kami Ishag -yakni Ibnu Manshur- berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Numair berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu "Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam jika keluar untuk shalat 'ied, beliau meminta sebuah tombak lalu ditancapkannya 
di hadapannya. Kemudian beliau shalat dengan menghadap ke arahnya, sedangkan orang- 
orang shalat di belakangnya. Beliau juga berbuat seperti itu ketika dalam bepergian, yang 
kemudian diteruskan oleh para pemimpin (Khulafa Rasyidun)." 


29 


Ai NIS Ae Za AIA PA aa AJAH 
an PA Pat ينه‎ SES ر‎ ma A الاو داوع‎ 


465. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan we 
kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku mendengar Bapakku, bahwa Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat bersama para sahabat di daerah 
Bathha', dan di hadapan beliau ditancapkan sebuah tombak kecil. Beliau mengerjakan shalat 
Zhuhur dua rakaat dan shalat Ashar dua rakaat, sementara wanita dan keledai berlalu lalang 
di hadapannya." 


Bab: Sutrah bagi imam juga sebagai bagi orang yang shalat di belakangnya 


HSE بْرِسَمْدِكَالَ‎ EA DE نآ ي ازم‎ pa EEIE AE SS 
الشَّاةٍ‎ iaa Au Penang - Pala ALA SAN ASI 


466. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abu Hazim dari Bapaknya dari Sahl bin Sa'd berkata, "Jarak 
antara tempat shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan dinding (pembatas) 
adalah selebar untuk jalan kambing." 


Pa “ 


Beri سَلْمَدَكَالَكَانَجِدَارُ‎ kali Bere Nian SAE at NGGAK 
G$ PT Ka 


467. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah berkata, "Jarak antara dinding masjid di 
mimbar kira-kira seukuran kambing bisa lewat." 


Bab: Shalat menghadap tombak kecil 


UEA KANG‏ 5ا KAN Jo NG Kei laa xé: ga A‏ عليه 
وَسَلَم 296 a AEI‏ 


468. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menancapkan sebuah tombak lalu shalat menghadapnya." 


Bab: Shalat menghadap tongkat 


A 


AND Pata Pai Ke a ITE 


G 25 0 Pd 2 3 
ا‎ SUA AN jedhi a yi matan du la صل اليه‎ 
وَالْحِمَارَ يمر مَُودَمِنَوَرَايبَا‎ 


469. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Aun bin Abu Juhaifah berkata, "Aku 
mendengar Bapakku berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui kami saat 
terik matahari. Kemudian beliau diberi bejana berisi air, lalu beliau berwudlu dan 
mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar bersama kami. Sementara itu dihadapannya 
ditancapkan sebuah tonggak, sementara para wanita dan keledai berlalu lalang di belakang 
tonggak kayu tersebut." 


z - 


AI“ NG - aa E‏ وور و | اع 555 > هم 


G Z 


Las is CE AN a Palas : Kn jay ANE َيِل‎ 


Z 


4 


3 NY Ad Basa 466 Sea 5 


470. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Bazi' berkata, telah 
menceritakan kepada kami Syadzan dari Syu'bah dari 'Atha' bin Abu Maimunah berkata, 
"Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Jika Nabi shallallahu "alaihi wasallam keluar untuk 
buang hajat, maka aku dan seorang anak kecil mengikuti beliau dengan membawa tongkat, 
atau sebatang kayu, atau bekas tombak dan bejana berisi air. Jika beliau selesai dari buang 
hajat, maka kami memberikan bejana tersebut kepada beliau." 


Bab: Sutrah ketika shalat di Makkah dan tempat lain 


04 0 4 Gaga Gg E PG a ميم‎ NG Z 2 -21 ےچ‎ 
جد سو ل الله صلی اه‎ Sri ی‎ lê ASN EKA SIS قال‎ PERAK 

6 2 و‎ 4 2 Z 3 
SEN DEA LA MAINAN 


gan A 


471. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Abu Juhaifah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar saat terik matahari. Kemudian beliau melaksanakan shalat Zhuhur dan 
'Ashar dua rakaat dua rakaat di Bathha'. Sementara dihadapannya ditancapkan sebuah 
tongkat. Ketika beliau berwudlu, maka orang-orang mengusapkan bekas air wudlunya (ke 
badan)." 


Bab: Shalat di hadapan tiang 


kake Sada ES أي حب قال‎ ua KA 
اة‎ PA AAS الصا‎ SEN AANG ALAN Ke se AR Abis 
Wake MAN عَلَيَهوَسَلَمَْيَكَحَرَّى‎ Par NIA AE 


472. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Abu 'Ubaid berkata, "Aku dan Salamah bin Al Akwa' datang (ke 
Masjid), lalu dia shalat menghadap tiang yang dekat dengan tempat muhshaf. Lalu aku 
tanyakan, 'Wahai Abu Muslim, kenapa aku lihat kamu memilih tempat shalat dekat tiang ini? 
"Dia menjawab, 'Sungguh aku melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam memilih untuk shalat 
di situ'." 


KACA 


7 


HA عَنَ دي بَنِمَالِكِكَالَلَكَدْرَآَيْثُ کبار‎ PERPE حَدَكََاسَفَيَانءَ‎ JR aei 
E REPOS AEP APAAPA A 
E Kena - ? 7 


473. Telah menceritakan kepada kami Oabishah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru bin 'Amir dari Anas bin Malik berkata, "Aku pernah melihat para sahabat 


senior berlomba mendekati tiang saat adzan Maghrib." Syu'bah menambahkan dari 'Amru 
dari Anas, "Sehingga Nabi shallallahu "alaihi wasallam keluar." 


Bab: Shalat di antara dua tiang dengan tidak berjama'ah 


7 


KASN TE LAN عْمَرَكَالَدَحَلَ‎ Spek SA ARE ae Ai Para 
BEE NI HE و‎ 2333 IWIN sab BLS 5335: HAN EA ks 


سن E‏ 7م سر 2 


Inai 3 : AAI ANN isa SI 


474. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Juwairiah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk 
ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, 'Utsman bin Thalhah dan Bilal dalam waktu yang 
cukup lama. Kemudian beliau keluar dan akulah orang yang pertama kali masuk setelah 
beliau keluar. Aku lantas bertanya kepada Bilal, "Dimana beliau tadi melaksanakan shalat? ' 
Bilal menjawab, "Di antara dua tiang depan." 


2 ا‎ NIP TE AN pb MLS عد لديز فوشت قال‎ NY 
A 


E AE 3063 5335: HAN AN Ss 


HA AS pa JAE PACARE ا‎ AA AWE ên NE 


Rar 


Z A Seni KT و رو م ع‎ 09 
SANTA NIS KAA saran 


- 4 
kena 3S saé AOIN 


475. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan 'Utsman bin Thalhah 
Al Hajabi kemudian pintu ditutup, dan beliau berada di dalamnya. Kemudian setelah beliau 
keluar aku bertanya kepada Bilal apa yang dilakukan oleh beliau di dalamnya. Bilal 
menjawab, 'Beliau menjadikan tiang berada di sebelah kiri, lalu satu di sebelah kanan dan 
tiga tiang berada di belakangnya -saat itu tiang Ka'bah berjumlah enam buah- kemudian 
beliau shalat'." Isma'il menyebutkan kepada kami: Malik menceritakan kepadaku, ia 
sebutkan, "Dua tiang di sebelah kanannya." 


rg 2 pre 
A S و‎ 1 


SI LEE ga sa NG gain ga NG KAN 


NA 


BA 
SA DI a ل‎ 
ر ر چو‎ R Pata رور 2 و‎ : 
SANGKA É يكو‎ dog EE yak جه قر‎ ISSN MAS 3 


r 


SA ASA AANEEN NEEE ajag 


KP, ag 


476. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Dlamrah berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari 
Nafi' bahwa 'Abdullah bin "Umar, bahwa jika ia masuk ke dalam Ka'bah, ia berjalan ke arah 
depan sementara pintu Ka'bah di belakangnya. la terus berjalah hingga antara dia dan 
dinding dihadapannya kira-kira tiga hasta, lalu dia shalat di tempat dimana Bilal 
mengabarkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat di posisi itu." "Abdullah 
bin 'Umar berkata, "Dan tidak mengapa jika di antara kami shalat di dalam Ka'bah 
menghadap kemana saja yang dia mau." 


Bab: Shalat di hadapan hewan tunggangan, unta, pohon ataupun pelana 


Pant pat رم‎ Baja تتام‎ 
JL NE يت‎ TEBU اجه فيص‎ KAN نه كَانَ يعض‎ Sial yag zia at NGA 


ر 


A N 


A 


A 8 5 ر و‎ KAÉ 
ال‎ aa KEN es AANG كالمو ره و‎ ATU) AAS AN EA IN AT 


477. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al Mugaddami telah 
menceritakan kepada kami Mu'tamir dari 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, bahwa beliau pernah menambatkan tunggangannya 
lalu shalat menghadap ke arahnya." Aku (Nafi') berkata, 'Apakah kamu pernah melihat 
bahwa tunggangannya itu berjalan pergi? ' Ibnu 'Umar menjawab, 'Beliau ambil tali 
pelananya lalu meletakkannya di depannya, kemudian shalat menghadap ke arahnyanya.' 
Dan Ibnu 'Umar juga pernah melakukannya." 


Bab: Shalat di hadapan tempat tidur 


20E, la 2 و ار‎ Ns 7 Als 46 24152 Arta, Fa وم‎ 7, A ےچ‎ 


LA 


Z z - 
TAAT DA “NM 1 LA BN NGAEN SEAN 
l 22 7 2 2. 8 رم‎ zzo u A Z 
دا“‎ 724 KA TAn? WIT | ر٢ و1 12م سے ل‎ e Pa YA 3 G Prana Au 
Hiya JS AS رج السّرِير‎ Ia ES ASN Te S brani یر‎ adl sakan 


478. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah berkata, "Apakah 
kalian menyamakan kami dengan anjing dan keledai? Sungguh, aku pernah berbaring di atas 
tikar, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dan berdiri melaksanakan shalat di tengah 
tikar. Aku tidak ingin mengganggu beliau, maka aku geser kakiku pelan-pekan dari tikar 
hingga aku keluar dari selimutku." 


Bab: Orang yang sedang shalat mencegah orang yang lewat di depannya 


4 


A AO AL Aay AN P karki,‏ ےم وکرو 5 7 ا رع 5 ع عر 
حَد تتابو Kesan a D‏ 


Sa A‏ حو حَدَتَمَا آكمْبَنَأَييإِيَاسٍقَالَحَدَتْتَاسْلَيَمَانُبنْالمُغيرة 
2 ص وو 


Ez A م حير ل ع 0 4 8 وم رد هع‎ 2 sah Sea Me 
يوم‎ SEPAH IBL AN يقال حدثتاآبو صَالِح‎ Pera Was قال‎ 


rn 7 


A y 


ATI A A وي‎ 27A 0 > A < Sa AE Puan ES 1 para 

basang | eta NG KU an Ang adl Ja ata‏ يَجَتَارَ MANGUN‏ أبوسعيد 

PA - A Pd‏ و 

Alt UN ت‎ e دم سس برعاو‎ 2 Ay? ni 2 هي مم‎ SAT 2 . 

في صد ره Sea ai‏ دَلِيَجَتَارَ فدفعهأ بو سعیدآشدمن‌الاوی‌فتال 
في صدذره - يج a‏ بان يديد بو سعید A‏ 


... 
4 


T- Te - Z,‏ و d‏ كه اا R‏ ر عو lsc,‏ سو مام 
ta‏ 


E چ‎ A يا اه مومه‎ ANS AAA ne AL KG 
MAI P SANA e AN سيعت‎ NG an AE خيك‎ LIS 


< و‎ 27 Fi 3 0 2 


ANA 255 AL HAA A Ar ZA? RI مي ا ل م‎ A DA Ns 6 DEN 
شَيّطانٌ‎ MUSISI BASA asas بین‎ ES فار ادا حَد أن‎ adl as Age 


... 
e - 


479. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Humaid bin Hilal dari Abu 
Shalih bahwa Abu Sa'id berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. (dalam 
jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu lyas berkata, telah 
menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Mughirah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Humaid bin Hilal Al 'Adawi berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Shalih as 
Samman berkata, "Pada hari jum'at aku melihat Abu Sa'id Al Khudri shalat menghadap 
sesuatu yang membatasinya dari orang-orang (yang lewat). Kemudian ada seorang pemuda 
dari Bani Abu Mu'aith hendak lewat di depannya. Maka Abu Sa'id menghalangi orang itu 
dengan menahan dadanya. Pemuda itu mencari jalan tapi tidak ada kecuali di depan Abu 
Sa'id. Maka pemuda itu mengulangi lagi untuk lewat. Abu Sa'id kembali menghadangnya 
dengan lebih keras dari yang pertama. Kemudian pemuda itu pergi meninggalkan Abu Sa'id 
dan menemui Marwan, ia lalu mengadukan peristiwa yang terjadai antara dirinya dengan 
Abu Sa'id. Setelah itu Abu Sa'id ikut menemui Marwan, Marwan pun berkata, "Apa yang kau 


lakukan terhadap anak saudaramu ini, wahai Abu Sa'id?" Abu Sa'id menjawab, "Aku pernah 
mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang dari kalian shalat 
menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang, kemudian ada seseorang yang hendak 
lewat dihadapannya maka hendaklah dicegah. Jika dia tidak mau maka perangilah dia, 
karena dia adalah setan." 


Bab: Dosa orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat 


3 AA 


Ja ÁE i مول عَم‎ pad NE LINA EN عي ای يوشت قال‎ GN 


GAN JENG kaa sal PAN Bn ani SA 


2 2. w 


KAA Ga faigs uiga Pala pala ISA) PA ua 


لكان ان یقفا ر nas‏ خ Asal ad‏ يد تە قال ايو Ata NIM SPIN AN‏ 


pr 


480. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu An Nadir mantan budak "Umar bin 'Abaidullah dari Busr bin Sa'id 
bahwa Zaid bin Khalid mengutusnya kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang 
didengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang orang yang lewat di depan 
orang yang sedang shalat. Abu Juhaim lalu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya orang yang lewat di depan orang yang mengerjakan shalat mengetahui 
apa akibat yang akan ia tanggung, niscaya ia berdiri selama empat puluh lebih baik baginya 
dari pada dia lewat di depan orang yang sedang shalat." Abu An Nadir berkata, "Aku tidak 
tahu yang dimaksud dengan jumlah 'empat puluh itu', apakah empat puluh hari, atau bulan, 
atau tahun." 


Bab: Orang yang shalat menghadap orang yang juga sedang shalat 


2 3و 


حد Jne JUNA‏ د Da SHAA Ja‏ سُمَهِرٍ Pun Pr‏ 
SIS rê Gaia‏ عِنَدَهَامَا يفطم الصااء هالو ا طعا ا ڪلب وَالْحِمَارُوَالْمَرََةٌ 


9 


E E EEN ملم‎ sad EL NE S AA BAN 


£2 A 3 0 kaé 2 Sd EC Aa D 4 1 2 
ES LA أَسْتَقَبَِهُكَاْسَلَ‎ Su Ká PANG 


< 
gc |> 2 Nie < ? 
oki En ga Sal Gl 


481. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Khalil telah menceritakan kepada kami 'Ali 
bin Mushir dari Al A'masy dari Muslim -yakni Abu Shubaih- dari Masrug dari 'Aisyah, bahwa 
telah disebutkan di sisinya tentang sesuatu yang dapat memutuskan shalat, orang-orang 
mengatakan, 'Yang dapat memutus shalat diantaranya adalah anjing, keledai dan wanita.' 
Maka 'Aisyah pun berkata, "Sungguh kalian telah menganggap kami (kaum wanita) 
sebagaimana anjing. Sungguh aku pernah melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam 


melaksanakan shalat, sementara aku berbaring di atas tikar antara beliau dan dengan arah 
biblatnya. Saat aku ada keperluan dan aku tidak ingin menghadapnya, maka aku pergi 
dengan pelan-pelan." Dan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah seperti ini." 


Bab: Shalat di belakang orang yang sedang tidur 


و 


7 ag و‎ A ZEA - ingg “65 
صل الله‎ ANIS أبيعَنَعَايِشَهُقالتٌ‎ SAS IUP Ga I يی‎ ANA 36333 Paya 
A Par DA Las RA ALI 0 رمي ادر اله ر ر سق و ر ۆر‎ 
tsb, قطي‎ a Pas jala ركان وك مدو‎ E 
482. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam berkata, telah menceritakan 
kepadaku Bapakku dari Aisyah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat 
sedangkan aku tidur di atas ranjangnya dengan membentang dihapannya. Ketika akan witir, 
beliau membangunkan aku hingga aku pun shalat witir." 


Bab: Shalat sunnah di belakang seorang wanita 


Kang D HA Sen 


- 04 


27 ا ا 4م 5 - MAY karet 2 GA AAN‏ ر 
CAS LA PPAS PAT UP ANE Kas Ka Tegar‏ 32- 
Bh, SEWA a Su DA‏ 

رو م 2615م و راسم A‏ 

SA An IA 
483. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu An Nadir mantan budak 'Umar bin 'Ubaidullah, dari Abu 
Salamah bin 'Abdurrahman dari "Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata, 
"Aku pernah tidur di depan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kakiku berada di arah 
kiblatnya. Jika akan sujud beliau menyentuhku dengan tangannya, maka aku pun menarik 


kakiku. Dan jika beliau berdiri aku luruskan kembali kakiku." 'Aisyah berkata, "Pada zaman 
iku rumah-rumah tidak memiliki lampu." 


Bab: Pendapat yang menyatakan bahwa shalat tidak dapat diputus oleh suatu 
apapun 


AN ea SAS شال‎ Hk JAENA NGGE NGE saka PEREKA: ea 


TA DNAN mi 2 KAN ور . مد ود‎ GL ال وى‎ A a As 84 DAN 
Madu عَنَمَسْرْوقَعَنْعَابِضَةَذكِرَ‎ ELA PI EME a 
IA MAA 


GANGGA KAT رَالڪلابوَ‎ 3 PU yani OETA EAE] 
AN GAN) pandaan ANENG is ير‎ AN JI Jgn 


A 


si petak يوسأ‎ Pa AN 


484. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin 'Iyats berkata, telah menceritakan 
kepada kami Bapakku ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah. (dalam jalur lain disebutkan) 
Al A'masy berkata, telah menceritakan kepadaku Muslim dari Masrug dari 'Aisyah, bahwa 
telah disebutkan kepadanya tentang sesuatu yang dapat memutuskan shalat: anjing, keledai 
dan wanita. Maka ia pun berkata, "Kalian telah menyamakan kami dengan keledai dan 
anjing! Demi Allah, aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat sedangkan 
aku berbaring di atas tikar antara beliau dan arah kiblatnya. Sehingga ketika aku ada suatu 
keperluan dan aku tidak ingin duduk hingga menyebabkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
terganggu, maka aku pun pergi diam-diam dari dekat kedua kaki beliau." 


WAN 


MEA AA SA Maka a) حرا‎ BA ANISA Ae 5 حَدَمَاإِسَحَاقٌ‎ 
aa BAGAN IE UAN AN 21 Kh 


Ida IE As IE AIA A 


AM فراش‎ ea NE AA 


485. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepadaku Anak saudara Ibnu 
Syihab, bahwa dia pernah bertanya kepada Pamannya tentang sesuatu yang dapat 
memutuskan shalat. Maka pamannya menjawab, "Tidak ada yang dapat memutuskan shalat. 
Aku telah mendapat kabar dari 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata, "Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdiri 
melaksanakan shalat malam sedangkan aku berbaring membentang antara beliau dan arah 
kiblatnya di tempat tidur keluarga." 


Bab: Memanggul anak kecil di pundak ketika sedang shalat 


< - 


ds Persia PESAN Sen 


DA JA MI JAN ka gah EN AI Asia, aaa as pd 
kb AB AI sela EA اله صل‎ 2505333 
RONE 


486. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari 'Amir bin "Abdullah bin Az Zubair dari 'Amru bin Sulaim Az Zuragi dari 
Abu Oatadah Al Anshari, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat dengan 
menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Dan 
menurut riwayat Abu Al 'Ash bin Rabi'ah bin 'Abdu Syamsi, ia menyebutkan, "Jika sujud 
beliau letakkan anak itu dan bila berdiri beliau gendong lagi." 


Bab: Shalat menghadap tempat tidur yang ditempati wanita yang sedang haidl 


و 277 


SANTA Al SAN SERAH ab SAINS اعون‎ 


AA Fa Pa 4 


erin ea) baa Il BK NE EN EA حاتي مَيَمُو‎ 
PLN AA 

487. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Husyaim dari Asy Syaibani dari 'Abdullah bin Syaddad bin Al Had berkata, bibiku 
Maimunah binti Al Harits mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Tempat tidurku berhadapan 


dengan tempat shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan terkadang pakaian beliau 
mengenaiku saat aku sedang tidur." 


ad‏ سو و 2 - iaa LEO AK‏ 754 ر کہ رو DNA‏ م 
an open SSI IL MES EA AR‏ 
- 4 


Sana Sasa کا | ى‎ siaga 2 án Je ING s E AA LAS JA 


AU BAGAN PEN TEA SIA 9 AA sad 


488. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid bin Ziyad berkata, telah menceritakan kepada kami Asy Syaibani 
Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Syaddad berkata, "Aku 
mendengar Maimunah berkata, "Pernah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat sedangkan 
aku tidur disampingnya. Jika sujud baju beliau mengenaiku, padahal saat itu aku sedang 
haid." Musaddad menambahkan dari Khalid ia berkata, Sulaiman Asy Syaibani menceritakan 
kepadaku dengan lafadz, "Dan aku sedang haid." 


Bab: Apakah boleh seseorang yang sedang shalat menepuk istrinya yang tidur 
melintang di hadapannya agar dapat sujud dengan sempurna 


Ai ee ND SA SAE داعو‎ 


Lea TAEA AA PA الْحِمَرِلَكَدْرَأَيْسنِيوَ‎ SELANG AA Kah SES 
عدي‎ DA Gak : SEN NBA aa WAH 


489. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali berkata, telah menceritakan kepada 
kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah berkata, telah 
menceritakan kepada kami Al Oasim dari 'Aisyah berkata, "Sangat buruk apa yang kalian 
lakukan dengan menyamakan kami dengan anjing dan keledai! Sungguh, aku pernah lihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat sedangkan aku berbaring antara beliau dan 
arah kiblatnya. Jika akan sujud beliau mendorong kakiku dengan tangannya, maka aku pun 
segera menarik kedua kakiku." 


Bab: Wanita menghilangkan kotoran dari orang yang sedang shalat 


Aada ANA موس قال‎ BAE رمَا ری قال‎ NES 


A 


ANG >‏ م و مه« و KE 222 > Ass‏ و AN‏ سے و ی و A‏ 3 
إِسَحَاقَعَنْعَمْرِو بن مَيَمُووِعَنْعَبَدِ IKA‏ لاله صل ا 2 روهتم قار فصل نه 


P 


PA 4 


Íy يڪم يفو‎ A Ad PENA EENE عفر‎ saa La) 
kên A NAN AT عادر‎ 
Pat NGABA KL کو‎ AA Ie كول‎ PE 
E Jadian haju احَتَّى‎ Sedia las 
e sea َب اتن صَلَ‎ AN: Sea 
As سكم الصّلَادكَالَاللمَحَلَيَكَ قر‎ gak سول ال صل‎ D r 
ii ian osit elin SHAA E رض‎ o aa 


7 ega ليدقًا‎ wa Hg at wi ake لفو‎ aa Keraian As Ban) 
23 AN 0 A Png Ez MA < ر‎ lL و سو‎ A, A 


TI 0 


490. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ishag As Suramari berkata, telah 
menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah menceritakan kepada kami 
Isra'il dari Abu Ishaq dari 'Amru bin Maimun dari 'Abdullah berkata, "Ketika Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam shalat di dekat Ka'bah, ada orang-orang Quraisy yang sedang 
duduk-duduk di majelis mereka. Ketika itu ada seorang laki-laki dari mereka yang berkata, 
"Tidakkah kalian melihat kepada orang yang riya' ini? Siapa dari kalian yang dapat 
mengambilkan buatku sisa unta yang baru disembelih milik fulan, lalu dia kumpulkan 
kotorannya, darah dan plasenta (ari-ari) nya! ' Maka ada seorang laki-laki datang dengan 
membawa kotoran tersebut, ia menunggu sampai beliau sujud. Sehingga ketika beliau sujud, 
ia ia bisa meletakkan kotoran tersebut di antara bahu beliau. Maka ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam sujud, orang itu meletakkan kotoran-kotoran unta itu di antara 
dua bahu beliau. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap dalam keadaan sujud, mereka 
pun tertawa hingga sebagian condong kepada sebagian yang lain. Lalu ada seseorang 
menemui Fatimah? radliallahu 'anha, dan orang itu adalah Juwairiyah. Maka Fatimah 
bergegas mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang saat itu masih dalam keadaan 
sujud. Kemudian Fatimah membersihkan kotoran-kotoran unta tersebut dari beliau. 
Kemudian Fatimah menghadap ke arah mereka dan mengumpat orang-orang Ouraisy 
tersebut. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan shalat dan berdo'a: 
"Ya Allah kuserahkan (urusan) Quraisy kepada-Mu, Ya Allah kuserahkan Quraisy kepada-Mu, 
Ya Allah kuserahkan Ouraisy kepada-Mu." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyebut satu persatu nama-nama mereka: "Ya Allah kuserahkan (urusan) 'Amru bin 


Hisyam kepada-Mu, 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al Walid bin 'Utbah, Umayyah 
bin Khalaf, 'Uqbah bin Abu Mu'aith dan 'Umarah bin Al Walid." "Abdullah bin Mas'ud 
berkata, "Demi Allah, aku melihat orang-orang yang disebut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tersebut terbantai pada perang Badar, kemudian mereka dibunag ke lembah Badar." Lalu 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jadilah para penghuni lembah ini diiringi dengan 
kutukan." 


Kitab: Waktu-waktu shalat 


Bab: Waktu-waktu shalat dan keutamaannya 


< < 2472 e LALE sia ر قايس لص ماس م‎ 
NAN GN ga gal بَنَعَبَد‎ AN مَالِكِءَ‎ ES Naah a AGS SN 


NAS اوهو‎ BA A APAN; aa PS Ms Sal 


CA - Ar A 


E MSG ISS pia Page‏ يضلا و 


A 


men na و‎ LG Je Ta sari رر ر ر‎ 
IP Aa ga Ig berasa A KAWAN WAN a 
1 رار أ ون‎ 21245 "5 - a Aa NA 21244 ر‎ AA 1 
bena e رسو ل الله صل الله‎ 


LA 


Z 2 A 24 Pane 4 2 م‎ 0 01 
AA NAK lÉ jóu kN NTE اله صل الله‎ 


A 


a 


A 


2 g 


ER ANGSANA 


4 


BAN garan Jan NG a ga SAN ال صل‎ ANE, AI sa 
MEN SR 


491. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah berkata; Aku 
membacakannya di hadapan Malik dari Ibnu Syihab bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Aziz pada suatu 
hari mengakhirkan pelaksanaan shalat. Kemudian 'Urwah bin Az Zubair datang menemuinya 
dan mengabarkan kepadanya bahwa Al Mughirah bin Syu'bah pada suatu hari juga pernah 
mengakhirkan shalat, dan saat itu dia tinggal di "Irak. Kemudian Abu Mas'ud Al Anshari 
datang menemuinya seraya berkata, "Apa yang kamu lakukan ini wahai Al Mughirah? 
Bukankah kamu telah mengetahui bahwa Malaikat Jibril shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
turun kemudian melaksanakan shalat, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga 
ikut melaksanakan shalat? Kemudian Jibril shalat lagi dan Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam juga ikut shalat kembali? Kemudian Jibril shalat lagi dan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam juga ikut shalat kembali? Kemudian Jibril shalat lagi dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam juga ikut shalat kembali? Kemudian Jibril shalat lagi dan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga ikut shalat kembali? Kemudian Jibril berkata, 
"Inilah waktu-waktu yang diperintahkan kepadaku (agar engkau melaksanakannya)." 'Umar 
lalu berkata kepada 'Urwah, "Ketahuilah apa yang kamu ceritakan! Sesungguhnya Jibril 
datang untuk menjelaskan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang waktu- 
waktu shalat." 'Urwah berkata, "Begitulah adanya. bahwasanya Basyir bin Abu Mas'ud 
menceritakan dari Bapaknya. Urwah berkata, " Aisyah menceritakan kepadaku bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat 'Ashar, sementara 
cahaya matahari yang ada dalam kamarnya belum nampak." 


Bab: Firman Allah "Dengan kembali bertaubat kepada-Nya, bertagwa dan 
dirikanlah shalat ..." 


r 


KENGING MEA PAN GEA A ES NG سميد‎ yii 20 KEB AS 


- 2 Peh NA - 2 Gg 000 + ر 7 0 توم‎ 52 
OI ASA Penan Man KA رسو‎ IS mi 
A 2 4 A æ NGGAWA « 2 اس وات‎ 4 6 » 
GEA کم بار تي و‎ AN ISA Aa PA GEA Cs AN AA 
4 0 4 r LA P 


a WADAG E semu‏ كَاقَوََنَ 


MEN KAA KANE | Nani zr 38 


492. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abbad -yaitu Ibnu '"Abbad- dari Abu Hamzah dari Ibnu 'Abbas berkata, "Utusan 
'Abdul Qais datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berkata, 
"Sesungguhnya kami dari suku Rabi'ah, dan kami tidak dapat mengunjungi tuan kecuali pada 
bulan haram. Maka perintahlah kepada kami dengan sesuatu yang kami ambil dari tuan dan 
dapat kami sampaikan kepada penduduk kami. Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Aku perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang dari empat 
perkara; Iman kepada Allah. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan kepada 
mereka, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, pusa Ramadan dan 
kalian kelurakan seperlima dari harta rampasan perang. Dan aku larang kalian dari Ad Duba', 
Al Hantam, Al Mugayyar dan An Nagir." 


Bab: Berbai'at untuk menegakkan shalat 
G ر‎ LA ر و‎ AL ور‎ NS, MK GA Pi P 
WKE عن جر ير‎ ES NG In EN SAS NG ES SIS NG حَدَتْمَامْحَمَّدْبَّنَالْمُتَنَى‎ 
1 0 ب‎ at xi 6 AT ٥ر ر‎ {za 5 2A AS 
AAA IG Gea LE Je NG کال اعت رسو‎ 


493. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, 
telah menceritakan kepada kami Qais dari Jarir bin "Abdullah berkata, "Aku membai'at 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan 
untuk setia kepada setiap Muslim." 


Bab: Shalat adalah kafarah (penebus kesalahan) 


JAE CEE E La NS SEN A IA IA ANA‏ كنا 


TATER ف اله‎ la saé TAAT á feá só báj WA عِنْدَعْمَرَرَضِيَ الله‎ 
SA MENTAH GA MI JA KLS s NG ê LI JANGE 


Wa 


P Pd GA, K < RE ANG و‎ 2 £7 Az z A Tg 
Aa Hi San NB AJE LA DAT KA 
NS JELAS SAK) Sasa PA al RELA ISBN AS 
SI BTS SE aa SAGA ENI يكس قال‎ Ma 
2 - 


£ 2 Z 
aA ANAN NGANG ANG a ANG ا ا اء‎ A, 271 يحل مث‎ e کا‎ 


494. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Al A'masy berkata, telah menceritakan kepadaku Syagig berkata, Aku pernah 
mendengar Hudzaifah berkata, "Kami pernah bermajelis bersama 'Umar, lalu ia berkata, 
"Siapa di antara kalian yang masih ingat sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang 
masalah fitnah? ' Aku lalu menjawab, 'Aku masih ingat seperti yang beliau sabdakan! ' 'Umar 
bertanya, "Kamu dengar dari beliau atau kamu mendengar perkataan itu dari orang lain?" 
Aku menjawab, 'Yaitu fitnah seseorang dalam keluarganya, harta, anak dan tetangganya. 
Dan fitnah itu akan terhapus oleh amalan shalat, puasa, sedekah, amar ma'ruf dan nahi 
munkar." 'Umar berkata, "Bukan itu yang aku mau. Tapi fitnah yang dahsyat seperti 
dahsyatnya air laut." Hudzaifah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya fitnah itu 
tidak akan membahayakan engkau! antara engkau dengannya terhalang oleh pintu yang 
tertutup." "Umar bertanya: "Pintu yang rusak atau terbuka?" Hudzaifah menjawab, "Rusak." 
'Umar pun berkata, "Kalau begitu tidak akan bisa ditutup selamanya! ' Kami (perawi) 
bertanya, "Apakah 'Umar mengerti pintu yang dimaksud?" Hudzaifah menjawab, "Ya. 
Sebagaimana mengertinya dia bahwa setelah pagi adalah malam hari. Aku telah 
menceritakan kepadanya suatu hadits yang tidak ada kerancuannya." Namun kami takut 
untuk bertanya kepada Hudzaifah, lalu aku suruh Masrug untuk, lalu ia pun menanyakannya 
kepadanya. Hudzaifah lalu menjawab, "Pintu itu adalah Umar." 


Gt رو ىر‎ No 7 س‎ 2G 7 7, A a 50 x د و يو )وه‎ DAAA JA AKÍ ا‎ 
A 


LA LA LA 
267 و ساسا‎ NG ر‎ 


MAN IT Jaa ENI Aa yA SAS 5 


MAL Ae Gn A PANA PAN A 2 3 La 4 2 AE 
TEA TN Au SU الْحَسَمَاتِ‎ JA ر لقا من‎ 3 WIL طرق‎ 
و‎ wA € 5 
امټي ص‎ PU Cp 


495. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai' dari Sulaiman At Taimi dari Abu 'Utsman An Nahdi dari Ibnu Mas'ud, bahwa 
ada seorang laki-laki mencium seorang wanita, ia lalu mendatangi Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam dan mengabarkan kepada beliau. Maka turunlah firman Allah: "(Dan dirikanlah 
shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada 
malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan- 
perbuatan yang buruk).' (Qs. Huud: 114). Laki-laki itu lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah ini khusus buatku?" beliau menjawab: "Untuk semua umatku." 


Bab: Keutamaan shalat pada waktunya 


CE JG YAH NAN AS NI JEANS EM EA mal P1 حَدَدا‎ 


2 


A SANAK WELAS JS UE lokal e KA) AA عَمّرو‎ 


N‏ ا 


AA 7 


SW ESAI لخ يقال بر ألو‎ BEA Lái JAAN 3 
EENEN EREE 


496. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik berkata, telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Al Walid bin Al 
'Aizar berkata, Aku mendengar Abu 'Amru Asy Syaibani berkata, "Pemilik rumah ini 
menceritakan kepada kami -seraya menunjuk rumah 'Abdullah - ia berkata, "Aku pernah 
bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai oleh 
Allah?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa 
kagi?" Beliau menjawab: "Kemudian berbakti kepada kedua orangtua." 'Abdullah bertanya 
lagi, "Kemudian apa kagi?" Beliau menjawab: "Jihad fi sabilillah." 'Abdullah berkata, "Beliau 
sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya 
untukku." 


Bab: Shalat lima waktu sebagai kafarah (penebus kesalahan) 


JUAN o i SEE NA اناي حازم و‎ SAS 5, اھکر چ‎ NE 
2 اول عليه‎ 3 sk hai gi اج ماي اَم عبد‎ Ag محمد‎ 
Aina FEUI ماماو‎ IS فيه‎ Jak وَسَلَّم يفول ارايو انرا جاب اح كم‎ 


2114 - 


CAN ASA JA NGING as Sa AS كاو الا‎ 


497. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Abu Hazim dan Ad Darawardi dari Yazid -yakni Ibnu 'abdullah bin Al Hadi- dari 
Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa ia 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagaimana pendapat kalian 
seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi lima 
kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran (daki) yang tersisa 
padanya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan ada yang tersisa sedikitpun kotoran 
padanya." Lalu beliau bersabda: "Seperti itu pula dengan shalat lima waktu, dengannya Allah 
akan menghapus semua kesalahan." 


Bab: Menyia-nyiakan shalat dari waktunya 
4 As 2,4 lg -$ ءاره‎ 6 AET م هم‎ RAW 
Sei AG عَنْغَيْلَانَ ناد‎ GA SAS NG A ya CAS 
e22 7 zon 7 A AN ra 21244 REN 0 
Ge Lee اليس‎ JUALAN سّلم قيل‎ aE الله‎ gal 


498. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Mahdi dari Ghailan dari Anas berkata, "Aku tidak pernah mengenal sasuatupun di 
zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti apa yang terjadi sekarang." Dikatakan 
kepadanya, "Apakah yang kau maksud shalat?" Anas berkata, "Bukankah memang benar 
kalian telah melalaikannya?" 


ر ا 2 2- KENA‏ ع ملع و و 4 < رو > 5 امه 0 G‏ 
حَدَتْمَاعَمَرُو 5 رة قال أ بر تا عبد الو ا Sea‏ اصل أ بو عْبَيّدَةَالْحَذَادْعَنَعْثْمَانَبنِأيرَوَادٍ 


ALN مالك‎ 2 3 TL 2? 22 4.5 KN قا ست‎ jak 1 2 <í 27 >Í 
SE Ria Ma خي عبد العز يز بَنِ ا ي روا قال يعت الڙ هري يقو ل د خلت على ادي‎ 
واد و‎ 0 


z - 4 7 4 R 0 2 PA Z و‎ Hain a رعو‎ 
E ALREEDS MEI WATANG TONG A GETEN قَقَلّتْمَا بكي ك ققال لا‎ 
P 7 


7 
- - 2 P 
se NA اله‎ i وو رداص 3م عر در‎ 
eng SEA adi بن‎ 


499. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdul Wahid bin Washil Abu 'Ubaidah Al Haddad dari 'Utsman bin Abu 
Rawwad saudara Al 'Aziz bin Abu Rawwad, ia berkata, aku mendengar Az Zuhri berkata, "Aku 
pernah menemui Anas bin Malik di Damaskus, sementara saat itu ia sedang menangis. Aku 
lalu bertanya, 'Apa yang membuatmu menangis? Anas lalu menjawab, "Aku tidak pernah 
mengenal sasuatupun di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti apa yang aku 
temui sekarang selain masalah shalat. Shalat sekarang ini sudah dilalaikan." Bakar bin Khalaf 
berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakar Al Barsani telah 
mengabarkan kepada kami 'Utsman bin Abu Rawwad dengan hadits seperti ini." 


Bab: Orang yang sedang shalat adalah orang yang sedang munajat (berkomunikasi) 
kepada Allah 


Z PA 5 
21244 و‎ MENS 2 2 و‎ Ns 7248 A 122 AS NA SAN وى‎ MK 
a bro AN اه قال حَدنْمَاهِشامْعَنقتَادَةَعَنَأنس بن مَالِكِقَالقال‎ OT ح دتا مم لم‎ 
4 OL 247 RAs 0 م2 و‎ 2 ag, ےا ر توم‎ ba ا ر‎ 
E OE EE K DAN a BAD و‎ ə > E A و‎ fz Pa 2 
ANUNG GAS قال شعبَةلا‎ aE No ji yi يفل قد امه او جين يديه و لحك‎ YSS, 


A 


$ 04 


0 1 0 A 4 4 A 7 3 5 56 AE 2 1 2 0 
Al GARA صل‎ NE يَمينە ولڪ عن سارها یځ“ قدَمِهِوَقَالَحمَيّدعَنَ أذ‎ Lê VI 


MEA Fe Me ganas PESAN لا هقفي‎ 
500. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Oatadah dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian shalat bermunajat kepada Rabbnya, maka 
janganlah dia meludah ke sebelah kanannya, tetapi henklah ke sebelah kiri atau bawah kaki 
kirinya." Sa'id menyebutkan dari Oatadah, "Janganlah dia meludah ke arah depannya, tetapi 
ke sebelah kiri atau di bawah kedua kakinya." Syu'bah menyebutkan: "Janganlah ia meludah 
ke arah depan atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah kiri atau di bawah kaki 
kirinya." Dan Humaid menyebutkan dari Anas dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam: 
"Janganlah ia meludah ke arah kiblat atau sebelah kanannya, tetapi hendaklah ke sebelah 
kiri atau di bawah kakinya." 


اا AI 2 a27‏ عُْمَرَكَالَحَدَكْمَايَزِيدُة ن تراھم کال Prk‏ 
A‏ َالَاعَكَدِلُو AN 3 AN 33 ALI‏ کا ڪلب و NG BU‏ يکن َي يديه 


gh bans NG 
501. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Ibrahim berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin 
Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seimbanglah dalam sujud dan 
janganlah seseorang meletakkan tangannya seperti anjing. Dan jika meludah, maka jangan 
sekali-kali ia meludah ke arah depan atau ke sebelah kanannya. Karena dia sedang 
berhadapan dengan Rabbnya." 


Bab: Menunggu cuaca sejuk untuk mengerjakan shalat Zhuhur ketika matahari 
panas menyengat 


A 25 SÓ NESIS‏ | 3 ا K‏ > 5 > ام 22 #2 حد 
و NENE SNN E an‏ كا E‏ 
Aas ya A 2 f‏ 


BA PERASAAN 
iya ANA AA AL sya BE SI EA 


pa 


502. Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman bin Bilal berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu Bakar dari Sulaiman berkata, Shalih bin Kaisan telah 
menceritakan kepada kami Al A'raj 'Abdurrahman, dan selainnya dari Abu Hurairah dan Nafi' 
mantan budak 'Abdullah bin 'Umar, dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa keduanya menceritakan 
kepadanya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Jika udara 
sangat panas menyengat maka tundalah shalat, karena panas yang sangat menyengat itu 
berasal dari hembusan api neraka jahannam." 


BII SEA PU a AAN Sas قال‎ KA GA دشار قال‎ TEA kana 


7 
Z 


2 


SESI ANIK دأو‎ As NG i ايهو‎ Ja AN اَمو‎ 
ISBN & TANYA MN AA من کیج‎ AA 


503. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Muhajir Abu 
Al Hasan bahwa ia mendengar Zaid bin Wahb dari Abu Dzar berkata, "Seorang mu'adzin Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengumandangkan adzan Zhuhur. Kemudian beliau bersabda: 
"Tundalah, tundalah." Atau beliau katakan: "Tunggulah, tunggulah." Beliau kemudian 
melanjutkan:: "Panas yang menyengat ini berasal dari hembusan api jahannam. Jika udara 
sangat panas menyengat maka tundalah shalat hingga kita melihat bayangan suatu benda." 


- 

Bs: Z, - 
Pa 
2 m 


| لله 223 AKA, “NG‏ ميم ل NGA‏ ل .عاو م0 م 2 س 2 و سا و GA‏ 
حد a gE‏ حدنتاسُفيان قال حَفْظتَاممِنَالزُهْرِيَ عَنْسَعِيدٍ a‏ 


- 


IM 
LA P وه د‎ 


> LAZE Ng < و‎ SNAG 22 21-44 - no م + ور م2‎ 
ba ANA PENA قال إذااشتدالحَر فار دوا‎ ALS Gas es 
Pa 
CA 


#2 ے‎ Z 
2 2 “4 r Lg Z Z 
A, . INAP م5 و(‎ Lu رام‎ ZWE ست‎ ANY 2 LAN PL Pa 
شتاء‎ ٠ A فاد‎ | K 3 K PEA 2 
دل بعضى ڊ ذنها بنفسين نفس ي الشناء‎ lg بج جهځ و ر لیر‎ 
"i - i م‎ 


و 


2 H4 U ع سس‎ 4 7 < 

BAN 3 a33‏ أَسَدَمَاتَجِدُونَمِنَالْحَرَوَأَشَدَمَاتْجِدُونَمِنَالرَّمْهَرِيرِ 
Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin “Abdullah Al Mutsanna berkata, telah‏ .504 
menceritakan kepada kami Sufyan berkata, kami telah menghafalnya dari Az Zuhri dari Sa'id‏ 
bin Al Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:‏ 
"Apabila panas sangat menyengat maka tudalah shalat hingga panasnya mereda. Sebab‏ 
panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahannam. Neraka jahannam‏ 
mengadu kepada Rabbnya seraya berkata, "Wahai Rabb, sebagian kami telah makan‏ 
sebagian yang lain! ', maka Allah pun memberinya izin dengan dua tarikan nafas, sekali saat‏ 
musim dingin dan sekali saat musim panas. Maka apa yang kalian rasakan berupa udara‏ 
panas berasal darinya, begitu juga udara dingin yang kalian rasakan berasal darinya."‏ 


N 


2 22 


- ع‎ WA 100 8 YK “6 Tere esa 3 PA AE 
سعيد‎ SE PNS قال حَدتاالاعَمَش‎ BAR ع مر بن حَفص 3 غيًاٿ قال‎ Kan 


4 
Z g Pa 2, 2 4 


4 
5 ANG و‎ songs ENG 24. اس ار اه‎ PN LI 000 WENE 
Dera EA gabira a دوا بالظهر‎ Pa ga A الله‎ gan 5 JJ 


A 


رر ور ركع ےر ا 

EWEEN GE و ابو‎ 33 

505. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats berkata, telah 

menceritakan kepada kami Bapakku ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy 

telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Sa'id berkata, "Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Tundalah shalat Zhuhur (hingg panas mereda), karena panas 

yang sangat menyengat berasal dari hembusan jahannam." Hadits ini dikuatkan oleh Sufyan 
dan Yahya dan Abu 'Awanah dari Al A'masy. 


Bab: Menunggu cuaca sjuk untuk mengerjakan shalat Zhuhur dalam perjalanan 


B2 SALA LATA. EN BENANG MAA NS اا‎ A NGGAE 
تك بكو وي ار‎ GANG WA ND 21-44 T gt AAE ۸ ت‎ <. na k, z 2 دام‎ ME هيب‎ 
Sena saa سلمف‎ ak اله‎ oc NACS رَيَدَبَنَوَهْسعَ نَأ در الفقارِي قال‎ 


PA - 2 z 
8 A w 


4 
a eat عع‎ SAN يدا‎ arka AA Ot ع كر‎ ot AN a Ona A 
JJ NG S3 BIA فقال‎ RESI sés z ela gade be éN للظهر‎ 
روه‎ ANE ANG < A PA Dan EPA وکو عمدو كاه‎ PATA PEA ہو و رر‎ a 
er فإذا اشد الحَرٌ فار دوا‎ a a a الله‎ a 
كفا كما‎ 


506. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami dari Muhajir Abu Al Hasan 
mantan budak bani Taimillah, ia berkata, aku mendengar Zaid bin Wahb dari Abu Dzar Al 


Ghifari berkata, "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu 
perjalanan, ketika ada mu'adzin yang hendak mengumandangkan adzan Zhuhur, Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tundalah." Sesaat kemudian mu'adzin itu kembali 
akan mengumandangkan adzan. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun kembali 
bersabda: "Tundalah hingga kita melihat bayang-bayang bukit." Kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari 
hembusan api jahannam. Maka apabila udara sangat panas menyengat tundalah shalat 
(hingga panas) mereda." Ibnu 'Abbas berkata, "Maksud dari firman Allah: tatagayya'u (Os. 
An Nahl: 48) adalah condong." 


Bab: Waktu shalat Zhuhur adalah setelah matahari condong (ke barat) 


4 


AA ASA S3 AH NG Ih Haa TEKI PISA 
Ga گر‎ EEN قد گر‎ Ka KE GAS aA (EA Gong Sa MB 


WA 
ا هامر 04 عو عه 2% مور‎ 


ihug دساو کک‎ ON Pa PPA JE Ka 
SAI LAN SU Na KEB ad i Si SA Gi Ba في مَقَامِي‎ 


s% 22 AA 
| 


أ يکال ابوك داه ځا کر أن يول سلون Pa GP IIA‏ 
دياو ر وداه Pe BEBAS,‏ 2 عد 3 KI AB ae EU sad sa Ae‏ 
3 0 


507. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, ketika 
matahari panas terik Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar rumah melaksanakan 
shalat Zhuhur, kemudian beliau naik ke atas mimbar dan menyebutkan tentang hari kiamat. 
Beliau sebutkan bahwa pada saat itu terdapat perkara yang besar, kemudian beliau katakan: 
"Siapa ingin bertanya maka bertanyalah. Dan tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang 
sesuatu kecuali aku akan kabarkan kepada kalian selama aku masih berada di tempaku ini." 
Tiba-tiba para sahabat menangis, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terus mengulangi: 
"Bertanyalah kepadaku." Maka berdirilah 'Abdullah bin Khudzafah As Sahmi seraya berkata, 
"Siapakah ayahku?" Beliau menjawab: "Ayahmu Hudzafah." Kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam meminta lagi: "Bertanyalah kepadaku." Maka bangkitlah "Umar dari posisi 
duduk berlututnya lantas berkata, "Kami ridla Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan 
Muhammad sebagai Nabi." Lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam terdiam sejenak kemudian 
bersabda: "Barusan diperlihatkan kepadaku surga dan neraka dari balik dinding ini, aku tidak 
lihat kebaikan sebagaimana keburukan." 


PARA SE NS Pb SAN Ma JENG NENG A 2 كوا‎ aa 


salah jrah SBL Jêng NGANG aA Aa saj kaa‏ إ5 


AI EA AIA‏ الْمَدِيتَدَرَجَعَوَ AAN‏ عيدو سيت ماقالق 
7ه e 2 A‏ ام 4 A‏ رت P Z P WA a G Da AN‏ 
IL SEA JAN BI) Lal BJB AI‏ شط JAN‏ و قال PAN ISA‏ 


g رر ر وو‎ 
2 a Ne? Sa 


508. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Al Minhal dari Abu Barzah, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat shubuh, dan salah seorang dari kami dapat 
mengetahui siapa orang yang ada di sisinya. Dalam shalat tersebut beliau membaca antara 
enam puluh hingga seratus ayat. Dan beliau shalat Zhuhur saat matahari sudah condong, 
shalat 'Ashar saat salah seorang dari kami pergi ke ujung kota dan matahari masih terasa 
panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat shalat Maghrib. Dan beliau sering 
mengakhirkan pelaksanaan shalat 'Isya hingga sepertiga malam lalu melaksanakannya 
sampai pertengahan malam." Mu'adz berkata, Syu'bah berkata: "Aku pernah berjumpa 
denganya pada suatu hari, berkata, 'Atau sepertiga malam'." 


- 
BA 


SE SA NE حالد ر‎ KE Je 


قا 


EA AET NABA Kera‏ رال 


ور 


Mass PERE n AA‏ قال SES‏ اا ولا ا 
AN 2 A3 a‏ 


509. Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yakni Ibnu Mugatil-berkata, telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin 
'Abdurrahman telah menceritakan kepadaku Ghalib Al Qaththan dari Bakar bin 'Abdullah Al 
Muzani dari Anas bin Malik ia berkata, "Jika kami shalat di belakang Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada shalat Zhuhur saat udara panas, kami sujud beralaskan pakaian kami 
untuk menghindari panasnya pasir." 


Bab: Mengakhirkan pelaksanaan shalat Zhuhur sampai (menjelang) waktu 'Ashar 


29 


PER a زين مرو بن ديار ن‎ 5. da BI SAS Ha bed fa AA 


Az A IK - ت و العم و ال‎ (32 Ža og KAA 212 aios MA 
J Aa IRA ag da ني‎ Si and Jeda ale الله‎ a 
2 a As 5 AA 46 

ENG A الوط اتاو‎ 


510. Telah menceritakan kepada kami Abu AN Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad -yaitu Ibnu Zaid- dari 'Amru bin Dinar dari Jabir bin Zaid dari Ibnu "Abbas, 
bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat di Madinah sebanyak 
tujuh dan delapan, yaitu shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya'." Ayyub berkata, 
"Barangkali hal itu ketika pada malam itu hujan." Ibnu Abbas berkata, "Bisa jadi." 


Bab: Waktu shalat 'Ashar 


LA 
9 


HAN ga eS‏ قال pe INA‏ َه مام ENG DE‏ كَاَرَسُولُ 


& A a keh 4 
Age Lana 21063 Gu 235 SANG الَعَصر‎ bad la gate Ia 
an 


A 


511. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada kami Anas bin 'Iyadl dari Hisyam dari Bapaknya bahwa 'Aisyah berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat 'Ashar sedangkan matahari belum berlalu 
dari kamarnya (rumah 'Aisyah)." Abu Umamah menyebutkan dari Hisyam, "Dari dalam 
kamarnya (posisi cahayanya)." 


kasa SANAN SA WANA BH; KEL ME ES Na Ei 
pia Me BILANG mad Je 


512. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
shalat 'Ashar sementara matahari yang ada dikamarnya belum menampakkan bayang- 
bayang." 


PAKE 4 


AON SAE En RI En AA ANEA KANG Ati 


4 „2 


E A SAN ala sala 
sala NIS ITN Lin a NAN Laka Ia 


513. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan shalat 'Ashar sementara matahari muncul dari dalam kamarku dan 
belum nampak bayang-bayang." Malik dan Yahya bin Sa'id dan Syu'aib dan Ibnu Abu Hafsh 
menyebutkan, "Sementara matahari belum lagi nampak bayangannya." 


3156 CE 
IBI Nk ala gala PAG BISA كَانَرَسُو‎ AS NIS en 
SANA ha ر‎ ns sE ajas LEN َد $ اا ی خض‎ SAM 


0 7 Y 282 r Pd 2 Pp ° KN Tenan 2:4 PRS 4 7 ak 
Nha EN A LG ERA AA D Lan MANIA أَقَصَى‎ 


lis NGANG ES 3 TAN aa CHE ا‎ 


A 


دو 2 ص 2 مم ريو > 2 - UT 04 Z PRA‏ لا و 
تدعو ت Sasa sadi KK JAS‏ الْحَدِيت بَعَدَهَاوَ كان Jas‏ من صلا ةالغدَاة جين DAS‏ 
A‏ 
ال 62 بن مس 0" 10 sA‏ 
"g‏ 7 ا ص P‏ م | 


514. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Auf dari Sayyar bin 
Salamah berkata, "Aku dan bapakku datang menemui Abu Barzah Al Aslami. Lalu bapakku 
berkata kepadanya, "Bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat 
yang diwajibkan?" Abu Barzah menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 
shalat Zhuhur, yang kalian sebut sebagai waktu utama, saat matahari telah tergelincir, shalat 
'Ashar ketika salah seorang dari kami kembali dengan kendaraannya di ujung Kota 
sementara matahari masih terasa panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca beliau saat 
shalat Maghrib. Beliau lebih suka mengakhirkan shalat 'Isya yang kalian sebut dengan shalat 
'atmah, dan beliau tidak suka tidur sebelum shalat Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. 
Dan beliau melaksanakan shalat Shubuh ketika seseorang dapat mengetahui siapa yang ada 
di sebelahnya, beliau membaca enam hingga seratus ayat." 


sa 2 2 e, ATT 0 و‎ pe DAN جاتر ع واو‎ AAN راو‎ zi gris 
US بن مالك قال‎ ii aidb MAS aa حدتتاعبّداله بن‎ 


ور سام aya‏ >5 رر وو 2 رم 

LA - و بهم .٠ه هه‎ 2. 50 A 2 A MARNA KA 

asia is AG ag 

515. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin 

'Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik berkata, "Kami pernah shalat 'Ashar kemudian 

orang-orang keluar menuju Bani 'Amru bin 'Auf, dan kami dapati mereka sedang 
melaksanakan shalat 'Ashar." 


A 


As AA aA 2 2 | ZAA و‎ A IIIA, 57 AN RAA o ر ر‎ 
Wenak سَهل بن‎ lake: Iba اللّهقال أ‎ ALE ua 
Sa ل بن ديل‎ SI و رسن‎ KA r 9 KAI a بن‎ 


0 و‎ 
PNG EA ab JB DUA يفول ص يتامع‎ HA AANG 
b 7 س‎ 7 Z 
و‎ 


e 2 A IATL A, D‏ ا < A‏ د كمي ا RAN‏ و ٠Z‏ ر و 
aa Jasa ella‏ فقلت يا عَم ماه ذو الصلاة التي dea 5 an ng‏ 
AL esa‏ 

Tp ف ص‎ P 


516. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mugatil berkata, telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin Utsman bin Sahl bin 
Hunaif berkata, "Aku mendengar Abu Umamah bin Sahl berkata, "Kami pernah shalat Zhuhur 
bersama 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Setelah selesai kami keluar mendatangi Anas bin Malik, dan 
saat itu kami dapati mereka sedang melaksanakan shalat 'Ashar. Maka aku pun bertanya, 
"Wahai paman, shalat apakah yang kamu kerjakan ini?" Dia menjawab, "Shalat 'Ashar. Saat 
seperti inilah shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang pernah kami lakukan 
bersamanya." 


N 


n 


A r 


IPA AS مالك قال‎ PAN SAS IE BN AE KAN aba PAS 


La Pai AI SNN LRT َف‎ an 5 AI Ga 


مر PANA‏ الي من الْمَدِينَدَعَلَ JAN‏ 2556 


517. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhrii berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat 'Ashar saat matahari 
masih meninggi. Dan jika ada seseorang pergi menemui keluarganya kemudian kembali, 
maka ia akan mendapati matahari masih tinggi. Sedangkan sebagian desa jaraknya dengan 
Madinah ada yang berjarak sampai empat mil atau sekitar itu." 


KE AA Ser GAS Cat MEA 


518. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik berkata, "Kami pernah melakanakan 
shalat 'Ashar, dan jika salah seorang dari kami pergi ke Ouba mendatangi mereka 
(penduduk), maka matahari masih tinggi." 


Bab: Dosa orang yang kehilangan shalat 'Ashar 


ر هيل ل مي A 2 AN‏ 7 و DAN‏ ا 2 
KE SAS‏ عبد بن بو 0 Bana‏ امالك افع Si ae BEE‏ كولاه فل شعت 9 


KAN 55136 Ka PI Sei PER 


NGANG ETAN] 


519. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Orang yang kehilangan shalat 'Ashar (dengan berjama'ah) seperti orang 
yang kehilangan keluarga dan hartanya." Saat menafsirkan ayat: '(Dia sekali-kali tidak akan 
mengurangi) ' (Qs. Muhammad: 35) Abu Abdullah berkata, "Bila kamu membunuh seseorang 
atau kamu mengambil hartanya." 


Bab: Orang yang meninggalkan shalat 'Ashar 
َنأ قِلَابَدَعَنَأيي الْمَلِيج‎ AS نأي‎ AA JA am asas اهمال‎ AAA TA Ara 
0 ر و‎ fagi? 2 Na لدف شد 55 كه کے ا‎ PZA ENS 
FLA AAN صل‎ GANGA دهف عر وف يوم فيع فال بكرو‎ PAS قال‎ 
AAA 5 SI Gad 


520. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Abu 
Oilabah dari Al Malih berkata, "Kami pernah bersama Buraidah pada suatu peperangan saat 
cuaca mendung, lalu ia berkata, "Segeralah laksanakan shalat 'Ashar! Karena Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah bersabda: "Barangsiapa meninggalkan shalat 'Ashar sungguh 
hapuslah amalnya." 


Bab: Keutamaan shalat 'Ashar 


04 P3 ا‎ PEP E رک ر و‎ » 57 KAWAWA 
MEP إسماعيل عَنّقيِّيسعَنَ جر‎ Sas يقال‎ 9 A D 


A 


Z 39 ES 6 


Pa | gkah la sale AN aan‏ ل ga‏ الْمَدْرَ VIÉ‏ کرو 
Z - A 4 s5.‏ و م IN‏ وم و 
Ab Jae JAN SANG lenan 3585 NAN KENA SKS =‏ 4 


LA 


Kiori لی وکیل‎ AJA AA TA AN SA 
a لو الاك کفو‎ SALAH 


521. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi berkata, telah menceritakan kepada kami 
Marwan bin Mu'awiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Qais dari Jarir 
bin 'Abdullah berkata, "Pada suatu malam kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu melihat ke arah bulan purnama. Kemudian beliau bersabda: 
"Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama 
ini. Dan kalian tidak akan saling berdesakan dalam melihat-Nya. Maka jika kalian mampu 
untuk tidak terlewatkan untuk melaksanakan shalat sebelum terbit matahri dan sebelum 
terbenamnya, maka lakukanlah." Beliau kemudian membaca ayat: '(Dan bertasbihlah sambil 
memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya) ' (Qs. Qaaf: 39). Isma'il 
menyebutkan, "Kerjakanlah dan sekali-kali jangan sampai kalian terlewatkan." 


0 


AI بدأو وشو‎ Pale EN Maé LENSA A Men 
سه دج ر‎ aa ki وا‎ “1 mg 0. NIL A ang ر او و‎ 
ANAN NENG 


Lah 


Pd 2 1 0, tot A Pt ر ر 0 سار‎ 2r 
SE Kh ee AA LK Aa Is 2x5 sÉ al AN 
2 و و‎ 

04 ل عه ب ود وو‎ apa Para A < te 

کیو لون کر AAA‏ نَوَأَتَينَاهَوَمْ يَصَلو R‏ 

522. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah telah menceritakan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Para Malaikat malam dan Malaikat siang silih berganti 
mendatangi kalian. Dan mereka berkumpul saat shalat Fajar (Subuh) dan 'Ashar. Kemudian 
Malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan 
Allah lebih mengetahui keadaan mereka (para hamba-Nya), 'Dalam keadaan bagaimana 
kalian tinggalkan hamba-hambaKu? ' Para Malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka 


dalam keadaan sedang mendirikan shalat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, 
mereka sedang mendirikan shalat'." 


Bab: Orang yang mendapatkan satu rakaat shalat 'Ashar sebelum masuk waktu 
Maghrib 


5 


La usus 0 PKR 0 وم 275 و 0 كثير ء‎ 6 159 AK A عو‎ - 
يرقا لقال 5 سول‎ Pal Saha Ne تار‎ BI NANA نع قال‎ f (Sa 
c 


A د‎ Aan Tes ANA 5 اکر 24د‎ A TAN ال ا‎ 
ع‎ 


ANG AANE SALE o NÎ KAA PE 
P iN ASi a 315) 9 
د‎ 


523. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syaiban dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seeorang dari kalian mendapatkan 
sujud shalat 'Ashar sebelum terbenam matahari maka sempurnakanlah, dan jika 
mendapatkan sujud shalat Subuh sebelum terbit matahari maka sempurnakanlah." 


لامر 5 2 و 0 ra Paud 2 A?‏ 
دتتا يدامر يز ئ SAS JGA SLS‏ ٳټر اهم بسع SME BAE‏ 


PA Z PA - 
س‎ Ag دس‎ 2 A A 


AN 4 2 LA 5 e ر و کو رر‎ 22 f 57 
كم فِيمَاسَلَفَ‎ SES UNI gas ka ga KAN Ia نه‎ dea 

rp A KAL اماو‎ 2 Par A » 5 A ENT D -é Aa a Ta 
اةفعملواحَتّى‎ SANA ngn ANN SS ANA LS 


A 


4 7 2-2 وه‎ E A a Ta A ا م ر م‎ API 

Den Se lin 
Aa 4 A ور‎ 2 KERI كر‎ A A د سس عام‎ 5 74 

Kak êh الشَّمْس‎ PEN GITU A3 A SA 


£ ra 


UE ANA ase Ngat abi NG أي‎ LAN JAM Ab قي اطي قي‎ 


. 
> P 
i A A 


N 
N 
N 


524. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisi berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah dari 
Bapaknya ia mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya keberadaan kalian dibandingakan ummat-ummat 
sebelum kalian seperti masa antara shalat 'Ashar dan terbenamnya matahari. Ahlu Taurat 
diberikan Kitab Taurat, kemudian mereka mengamalkannya hingga apabila sampai 
pertengahan siang hari mereka menjadi lemah (tidak kuat sehingga melalaikannya). Maka 
mereka diberi pahala satu girath satu girath. Kemudian Ahlu Injil diberikan Kitab Injil, lalu 
mereka mengamalkannya hingga waktu shalat 'Ashar, dan mereka pun melemah. Maka 
merekapun diberi pahala satu girath satu girath. Sedangkan kita diberikan Al Our'an, lalu kita 
mengamalkannya hingga matahari terbenam, maka kita diberi pahala dua girath dua girath. 
kedua Ahlul Kitab tersebut berkata, "Wahai Rabb kami, bagaimana Engkau memberikan 
mereka dua girath dua girath dan Engkau beri kami satu girath satu girath. Padahal kami 
lebih banyak beramal! ' Beliau melanjutkan kisahnya: "Maka Allah 'azza wajalla bertanya: 
'Apakah Aku menzhalimi sesuatu dari bagian pahala kalian? ' Mereka menjawab, 'Tidak'. 


Maka Allah 'azza wajalla berfirman: "Itulah karunia-Ku yang Aku berikan kepada siapa yang 
Aku kehendaki'." 


AJAH‏ ُو کر ئي YES AD An‏ يموت MEN Pa‏ عليه 
ged Sinai Aja‏ دو JANG) NGANG daat NYI JS GAN‏ 


A g 


pan LSe PT GAMAN INA JS ad kaé‏ بحت 


wa A 


APAA AS AE EEA 3 
Gaia JANGAN SKN ANA مواقي يو مھ حى‎ 


525. Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Perumpaman Kaum Muslimin, Yahudi dan Nashara seperti 
seseorang yang memperkerjakan suatu Kaum, mereka harus bekerja untuknya hingga malam 
hari, sementara mereka hanya beramal hingga sianghari. Mereka berkata, 'Kami tidak patut 
menerima upah darimu. Akhirnya orang itu memperkerjakan Kaum yang lain dan berkata, 
'Sempurnakanlah sisa hari yang ada, nanti kalian mendapatkan bagian upah sesuai 
persyaratanku.' Maka mereka mengerjakan pekerjaan hingga hanya sampai waktu 'Ashar, 
mereka lalu berkata, 'Kami kembalikan pekerjaan kepadamu.' Lalu orang itu 
memperkerjakan Kaum yang lain lagi. Maka Kaum tersebut bekerja menuntaskan sisa hari 
sampai matahari terbenam. Jadilah Kaum ini menyempurnakan pahala dua Kaum 
sebelumnya." 


Bab: Waktu shalat Maghrib 


g 


da NGGAE JG LENG SAS JE NG AAA 
kasad E T É ia a “gp 
موا‎ naa SAS pa 


526. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Al Awza'i berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu An Najasyi Shuhaib mantan budak Rafi' bin Khadij, ia 
berkata, "Aku pernah mendengar Rafi' bin Khadij berkata, "Kami pernah shalat Maghrib 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika salah seorang dari kami berlalu pergi, maka 
ia masih dapat melihat tempat sandal kami." 


دنام شار قال di RE ESA‏ رِكَالَحَدَكْتَاسْعْبَهُحَنْسَعَدٍ 33 DE‏ عمد 


A G 


KENARI ع ااج‎ a ap 
CE EA يو‎ Ha KAB pa A pipada 


Ta 


asal صَنَ‎ SANGE ADE خَرَوَالصّبْحَ‎ DA i Pee 


527. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Sa'ad bin Ibrahim dari Muhammad bin 'Amru bin Al Hasan bin 'Ali berkata, "Al Hajjaj pernah 
menunda pelaksanaan shalat, maka kami bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah. Maka dia 
menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Zhuhur ketika matahari 
telah condong, shalat 'Ashar saat matahari masih terasa panas sinarnya, shalat Maghrib 
ketika matahari telah terbenam, dan shalat 'Isya terkadang beliau mengikuti kedaan 
jama'ah; jika beliau lihat sudah berkumpul maka beliau segerakan, dan jika mereka belum 
berkumpul maka beliau akhirkan. Sementara untuk shalat Subuh, mereka atau beliau 
melaksanakannya saat pagi masih gelap." 


دكا الک ر V3‏ بر اهے قال aa Neg ai‏ كد 
Ae LENS A‏ 


528. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah berkata, "Kami pernah shalat Maghrib 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika matahari sudah tenggelam tidak terlihat." 


4 - £ 9... 4 کے‎ AAA 
PELEN جَابِرَ‎ SAE ii ak Ga Jaa 7 aa IS TUAH 


2 7 
w Cd A w A 4 Pa 
1 او مادا‎ AH 22 و‎ ZAM -2 Ai) 266 z 
نمانبا ,هب‎ Jana ٣ بعا‎ Ba لله‎ t باس‎ 
- - reda و‎ 


529. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, 'Amru bin Dinar berkata, Aku pernah mendengar Jabir bin Zaid dari 
'Abdullah bin "Abbas berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat 
tujuh rakaat dengan jama' dan delapan rakaat dengan jama'." 


Bab: Tidak disukainya menyebut Maghrib sebagai 'Isya 


<í 


BAE aiie o E SSI IG y é MANIS هو‎ Pera 


GA 


E WA iez SAE, SIS EP 


اشم صلاتڪم لمعرپ ال اعاب و فول هي Wa‏ 


530. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar -yaitu 'Abdullah bin 'Amru- berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Warits dari Al Husain berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Buraidah berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Mughaffal 
Al Muzani, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian dikalahkan 
oleh orang Badui dalam menamakan (melaksanakan) shalat Maghrib kalian." 'Abdullah bin 


Mughaffal Al Muzani berkata, "Orang Badui menyebut Maghrib dengan 'Isya (kerena mereka 
menunda pelaksanaan Maghrib hingga masuk waktu 'Isya)." 


Bab: Masalah shalat "Isya dan waktu 'atmah (sepertiga malam pertama) dan 
mereka yang berpendapat bahwa waktu shalat 'Isya panjang 


0 LG > و ل وعدم‎ 75 2 A0 6 sr شع و‎ > - Papa ر‎ 
Lea SALES Se رَنَاعَبَدَالَمَقَالَ خر‎ SS 


PG A 


LA ےر ےو‎ ay ar, f TOR Kent EA 1 
Kibó PNE N EN العشاءِوٌ هى التى يدعو‎ NAN BAGAN لتارسول الله صلی‎ 
iF NG و او و کر‎ ag pe Ba رو‎ E ل كو دايي ول‎ 
ظهر الا رضأ‎ da naa ASI ala AN Sabda ATA SJ Cal 


531. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri, Salim berkata, 
'Abdullah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
memimpin kami melaksanakan shalat 'Isya pada waktu yang orang-orang menyebutnya 
dengan sebutan 'Atamah. Selesai shalat beliau berpaling dan menghadap ke arah kami 
seraya bertanya: "Tidakkah kalian melihat malam kalian ini? Ketahuilah, sesungguhnya pada 
setiap seratus tahun tidak ada seorang pun yang hidup di atas bumi akan tersisa." 


Bab: Waktu shalat 'Isya' jika manusia sudah berkumpul atau belum datang. 


Lena» GA 22 رودب و‎ EA لو رم و2 2 و‎ KAL MK وى اوه رام‎ Pap 
w Ad 


0 w Panra W - 7 4 A Pd Z Pa 
Abal IE PEATA AA a بن‎ 


Pa 2 
ا‎ Pi LEPI 2 و‎ - 2 4 g و‎ 2. 
PASI و‎ ISS UN AS al lia GELI GI AAN an gan) ةو‎ ua 
A 
aa و‎ 2 | 
يغلين‎ amal $ 


532. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari Muhammad bin 'Amru -yaitu Ibnu Al Hasan 
bin 'Ali- ia berkata, "Kami pernah bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah tentang shalatnya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. la lalu menjawab, "Beliau melaksanakan shalat Zhuhur jika 
matahari sudah condong, shalat 'Ashar saat matahari masih terasa panasnya (masih terang), 
shalat Maghrib ketika matahari sudah tenggelam, sedangkan shalat 'Isya: jika orang-orang 
sudah berkumpul maka beliau segerakan, dan jika belum maka beliau akhirkan. Dan waktu 
untuk shalat Subuh saat pagi masih gelap." 


Bab: Keutamaan shalay 'Isya' 


يم 22 و ووک MG‏ کیہ اد l, A27 KANA‏ وو بد GA‏ دلج فيج 
خد تتا يَحَيَى بن ب کر قال PSS Jas SNG‏ عَنّعرَّوٌَة IE Ki EN‏ 


A 9 K A an 


BA PAR IS ANA A A AIS 
As, 26 e pa at ر ا 7 11 اوه‎ 
SHE أَحَدَمِنَ‎ AE am JANJI ASIAN ALIUS 


533. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwa 'Aisyah mengabarkan 
kepadanya, ia katakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat 
'Isya ketika malam telah masuk sepertiga akhir malam ('Atamah), dan itu terjadi ketika Islam 
belum luas tersebar. Beliau tidak juga keluar hingga 'Umar berkata, 'Para wanita dan anak- 
anak sudah tidur! ' Maka beliau pun keluar dan bersabda kepada orang-orang yang ada di 
Masjid: "Tidak ada seorangpun dari penduduk bumi yang menunggu shalat ini selain kalian." 


Ta 


TE وناي برعأ يمو سى قال‎ BILA قال اا بو‎ ANAN ندادن‎ 
Had gale: DIA GE AS AA A AAS NA 
ALA na, Da AE صل‎ AN IS 
E EINSA éi DARTE Anaki Se Ela sasa 
SA Na TE YEN Bend اَی صل َيه ومام‎ 


- HA 
86 Tana A 


qer?‏ 212 و BNP 2 a - Ns‏ اه ل Tana‏ يي ادم 
e Ana‏ ويه سس ود 


A 


9 - KAPEP p 116 Pi Ling 2 2 2 £ Aa? ر‎ 2 
Deris Pj الا‎ Da EN حدم وك‎ 


=” 


adas ot ZA AN YA 
534. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Abu Umamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, "Aku dan 
sahabat-sahabatku yang pernah ikut dalam perahu singgah pada tanah lapang yang memiliki 
aliran air, sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di Madinah. Di antara mereka 
ada beberapa orang yang saling bergantian mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat 
'Isya di setiap malamnya. Hingga pada suatu malam, aku dan para sahabatku menjumpai 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam yang saat itu sedang sibuk dengan urusannya, sehingga 
beliau mengakhirkan pelaksanaan shalatr 'Isya hingga pada pertengahan malam. Maka Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk menunaikan shalat bersama mereka. Selesai shalat 
beliau bersabda kepada orang-orang yang hadir: "Tetaplah kalian di tempat kalian, dan 
bergemberilah. Sesungguhnya termasuk dari nikmat Allah kepada kalian adalah didapatinya 
seorang pun saat ini yang melaksanakan shalat (Isya) selain kalian." Atau Beliau bersabda: 
"Tidak ada yang melaksanakan shalat pada waktu seperti ini kecuali kalian." Namun ia 
terlupa mana dari dua kalimat ini yang dikatakan beliau. Abu Burdah berkata, Abu Musa, 
"Maka kami kembali dengan gembira dengan apa yang kami dengar dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Tidak disukainya tidur sebelum shalat 'Isya' 
IN NE AN AH JAS PESAN IA SA Sis 
بَعَدَهَا‎ ena sela Ja A6 Kata SENAI ا‎ 


535. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdul Wahhab Ats Tsagafi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Al 
Hadza' dari Abu Al Minhal dari Abu Barzah, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
tidak suka tidur sebelum shalat 'Isya dan berbincang-bincang setelahnya." 


Bab: Tidur sebelum shalat 'Isya' bagi orang yakin tidak akan ketiduran 


عو 


CAS JIN RA EK NN Sen Pena 


# 


TIA NEA NT PECAN EI see 
PA pai Ais LIL PERAI SN تاداع ول‎ Sae sial 


AZ 


JAN SLR يَغِيب‎ ETAP Pe AA PANTAU MAA AA IN, IS AS 
P 


536. Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- ia berkata, telah 
menceritakan kepadaku Abu Bakar dari Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- berkata, telah 
menceritakan kepada kami Shalih bin Kaisan telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syihab dari 
'Urwahl bahwa 'Aisyah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
mengakhirkan shalat 'Isya hingga sepertiga malam yang akhir. Lalu 'Umar pun berseru 
kepada beliau, "(Laksanakanlah) shalat, sebab para wanita dan anak-anak telah terlelap 
tidur." Maka keluarlah beliau seraya berkata: "Tidak ada seorangpun dari penduduk bumi 
yang menunggu shalat Isya ini selain kalian." Beliau tidaklah melaksanakan shalat seperti ini 
kecuali di Madinah. Dan mereka melaksnakan shalat antara hilangnya syafaq (cahaya 
kemerahan di langit) hingga sepertiga awal dari malam." 


YA‏ فاو ور aa‏ 5 يعني a 3 A A net: KJ NS KA KÄIN‏ 9 قال 
PEANG TT‏ غ ANTA TN Peta‏ 2 عله Ser EA LG AA ASUS ja daka yaa‏ 
i 4 Pd 0‏ 6 8 


KANAN NGA a para" jatine PANAS, bebas NA 
SEE BI NN PEI LEAN AIA PERAK 
KANG ga NG NG SANGAN PLANT 1536 يَْلبَهُالتَوَمُعَنْوَقَتِبَاوَ‎ 


A 


i SA A bE LANG e ide PAA NEE 
SS darat MAN NINA Fok ERES TA METE 
- Z 7 2 An 2 NA 
late A عل‎ EN ANG ایگایک رأ‎ gae NGA amal يَقَطر‎ Na ladi 


A 2 -‏ ده 


AS D SAS‏ د KA AH AA‏ تاهاب عباس هبد 


MES Me Je Hain na tas Abs) 
NGA SA Sana SIN ba BAE EA ANE 


AAN 
A - 


KERA HN AN PENPO 


537. Telah menceritakan kepada kami Mahmud -yaitu Ibnu Ghailan- berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij 
berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah suatu malam 
disibukkan dengan urusan sehingga mengakhirkan shalat 'Isya. Dan karenanya kami tertidur 
di dalam masjid. Lalu kami terbangun, lalu tertidur, lalu terbangun lagi hingga akhirnya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui kami seraya bersabda: "Tidak ada 
seorangpun dari penduduk bumi yang menunggu shalat seperti ini selain kalian." Dan Ibnu 
'Umar tidak mempermasalahkan apakah Beliau memajukannya atau mengakhirkan. 
Pelaksanakaannya. Dan Ibnu Umar tidur dahulu sebelum shalat Isya. Ibnu Juraij berkata, 
"Aku bertanya kepada 'Atha', lalu dia berkata, "Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata, "Pernah 
suatu malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengakhirkan shalat 'Isya hingga banyak 
orang tertidur, kemudian mereka terbangun, lalu tertidur lagi, kemudian terbangun lagi." 
'Umar bin Al Khaththab lalu berdiri dan berkata, "Shalat." 'Atha' berkata, Ibnu 'Abbas, "Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian keluar dengan meletakkan tangan pada kepala, 
seakan aku melihat rambut beliau basah meneteskan air. Beliau kemudiaan bersabda: 
"Seandainya tidak memberatkan ummatku, niscaya aku akan perintahkan mereka 
melaksanakan shalat 'Isya seperti waktu sekarang ini." Aku (Ibnu Juraij) kemudian 
menanyakan kepada 'Atha untuk memastikan kenapa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
meletakkan tangannya di kepalanya seabgaimana yang diberitakan oleh Ibnu 'Abbas. Maka 
'Atha merenggangkan sedikit jari-jarinya kemudian meletakkan ujung jarinya di atas sisi 
kepala, kemudian ia menekannya sambil menggerakkan ke sekeliling kepala hingga ibu 
jarinya menyentuh ujung telinga yang dimulai dari pelipis hingga pangkal jenggot. Dia 
melakukannya tidak pelan juga tidak cepat, kecuali sedang seperti itu. Lalu Beliau bersabda: 
"Seandainya tidak memberatkan ummatku, niscaya aku akan perintahkan mereka 
melaksanakan shalat seperti waktu sekarang ini." 


Bab: Waktu shalat 'Isya sampai pertengahan malam 


SEA And Ea aa PE ار جم الْمُحَارٍ‎ Ke 
م‎ ena 


Des A LAN EA BISA Mam يهوَسَلَّم صَلَاةَالِْشَاءِ‎ Ara 
38 EMAS PANAI PR AB SI PA ANGAJAP A 
KA PEREN 


538. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahim Al Muharibi berkata, telah menceritakan 
kepada kami Zaidah dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah mengakhirkan shalat 'Isya hingga pertengahan malam, setelah 
melaksanakan shalat beliau bersabda: "Manusia semuanya sudah selesai shalat lalu mereka 


tidur. Dan kalian akan senantiasa dalam hitungan shalat selama kalian menunggu 
pelaksanaannya." Ibnu Abu Maryam menambahkan; telah mengabarkan kepada kami Yahya 
bin Ayyub telah menceritakan kepadaku Humaid dia mendengar Anas bin Malik berkata, 
"Pada malam itu aku seolah melihat cahaya cincin Beliau." 


Bab: Keutamaan shalat Fajar (Shubuh) 


rG 


Jeg NG Ál NGE CREANTE 3 GUS Jne YA Z aa 5 
SE sa a قال اما‎ NG ANG) si aa uts 
ا‎ a 

(غ رو قافو Ab GN na SA‏ ع الم و CASE‏ 


539. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Isma'il telah menceritakan kepada kami Oais, Jarir bin 'Abdullah berkata 
kepadaku, "Kami sedang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau melihat 
rembulan di malam purnama. Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya kalian akan 
melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Dan kalian tidak akan 
saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kalian mampu untuk tidak terlewatkan 
melaksanakan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah, 
" Kemudian beliau membaca: '(Maka bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit 
matahari dan sebelum terbenamnya) ' (Os. Oaaf: 38). 


ISA َنأ ي کر أبي مُومَىعَن‎ PRP حَدَّكْتَاهَمَامُحَدَكْنِي‎ NA Aa Ana 
SE PN ERA BAN EA ISS AN Jata Na pal Je 


IM 


Wg بو‎ Ojo NANG sS بن ع‎ ; SGG 


540. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammam telah menceritakan kepadaku Abu Jamrah dari Abu Bakar bin Abu 
Musa dari Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
mengerjakan shalat pada dua waktu dingin, maka dia akan masuk surga." Ibnu Raja' berkata, 
telah menceritakan kepada kami Hammam dari Abu Jamrah bahwa Abu Bakar bin 'Abdullah 
bin Oais telah mengabarkan kepadanya seperti ini." Dan telah menceritakan kepada kami 
Ishag telah menceritakan kepada kami Habban telah menceritakan kepada kami Hammam 
telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah dari Abu Bakar bin 'Abdullah dari Bapaknya 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam seperti ini." 


Bab: Waktu shalat Shubuh 


Gaara, 


PAS Mani ae BSE SANA HPA» samba 
د سكين‎ Heni JELAS Li PEARES Galaga : PA Jaga 


ês Ta 
541. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ashim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammam dari Oatadah dari Anas bin Malik bahwa Zaid bin Tsabit telah menceritakan 
kepadanya, bahwa mereka pernah sahur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 


kemudian mereka berdiri untuk melaksanakan shalat." Aku bertanya, "Berapa jarak antara 
sahur dengan shalat subuh?" Dia menjawab, "Antara lima puluh hingga enam puluh ayat." 


5 04 24 AA 7 Z 4 Ke z A 4 
WAN 22 SI Uban آذ‎ NSE ia 5 Bea 3 Se 9 a MANG 


Penata 


Na 2 بين الوص الع‎ SAE Ka) ayak BUGIS d ATTRAE, DA > AWAN 
i AAT ماالسلا‎ A gen papa un Sa Ai Ja الصا‎ 


Men 
542. Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Shabbah telah mendengar Rauh bin 
'Ubadah telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Zaid bin Tsabit makan sahur bersama. Setelah 
keduanya selesai makan sahur, beliau lalu bangkit melaksanakan shalat." Kami bertanya 
kepada Anas, "Berapa rentang waktu antara selesainya makan sahur hingga keduanya 
melaksanakan shalat?" Anas bin Malik menjawab, "Kira-kira waktu seseorang membaca lima 
puluh ayat." 


KAKE Sea AE باي أَوَمْيعَنَأَحِيِدِعَنْسْلَيَمَانَ عاي حازم‎ Jaa Ui 


masa LEN ر سول الوص‎ e i رة يأ‎ "ah s Ké Joi 


543. . Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais dari Saudaranya dari Sulaiman 
dari Abu Hazm bahwa dia mendengar Sahl bin Sa'd berkata, "Suatu kali aku pernah makan 
sahur bersama keluargaku, kemudian aku bersegera agar dapat melaksanakan shalat Subuh 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


ANAA عقيل اب ھاپ قال ا خی‎ ELANG ME S pa 


Penan ga AS Pa HOME AA PAHA gaisu 


GM 


PEN BAN onasini 2 NE Pipe an NE 


544. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syuhab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin 
Az Zubair bahwa 'Aisyah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan, "Kami, wanita-wanita 
Mukminat, pernah ikut shalat fajar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing 
setelah selesai shalat tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap." 


Bab: Orang yang mendapatkan satu raka'at shalat Shubuh pada waktunya 


r 


5“ کر .عد ر A 4 PA‏ 
2117857 سا و ورو ARAN‏ و سم 7 272 2 > م و سس و - Pa WA 2 E E‏ 


A 


۹ ھر ور ےر و 12 56 21245 ر ر ا و ر‎ 4. LA ور چ‎ WAN 
AS قال مارك من الصَّح ر‎ a Je ga 301553 آي هر‎ Spg 


ITB IKAN IS Se SA Bana يراطلا‎ 
A 


545. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam 
dari 'Atha bin Yasar, dan dari Busr bin Sa'id, dan dari Al A'raj mereka semua menceritakan 
dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
mendapatkan satu rakaat dari shalat subuh sebelum terbit matahari berarti dia 
mendapatkan subuh. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat 'Ashar sebelum 
terbenam matahari berarti dia telah mendapatkan 'Ashar." 


Bab: Orang yang mendapatkan satu raka'at dari shalat. 


TANG A AA GA 


ر کاو MK‏ ر Dar a CS PAN KAN.‏ 27 ر 9 57 < 
خد نتا عبد الله بن یو سف قال أ خو نا مالك عن ابن شھاب عن سَلمَه ب نعَبَّد الر معنا ی 


MAN 313 WA ena Aa z GILA ھراو رشو ل الله صلی‎ 


546. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mendapatkan satu 
rakaat dari shalat berarti dia telah mendapatkan shalat." 


Bab: Shalat setelah Shubuh sampai matahari telah meninggi 


r 2 


SEMEN AN SEA An SJ PENA ara‏ عر ال 
PANAI gê ak ANA‏ 
MEREKA GAES NGANG IE ganda 5 JAN GS‏ 
TEE EKA‏ اش بدا 


547. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Qatadah dari Abu Al Aliyah dari Ibnu 'Abbas berkata, "Orang-orang yang 


diridlai mempersaksikan kepadaku dan di antara mereka yang paling aku ridlai adalah 'Umar, 
(mereka semua mengatakan) bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang shalat 
setelah Shubuh hingga matahari terbit, dan setelah 'Ashar sampai matahari terbenam." 
Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah dari Qatadah aku mendengar Abu Al Aliyah dari Ibnu 'Abbas berkata, "Orang- 
orang (para sahabat) menceritakan hadits ini kepadaku." 


rg 


i base Sea Maa fea ga IE OIL 
Bai واالصلا‎ Se Ae PEAS 3466 a 


k‏ ين 


KA TIN Ina 


548. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id dari Hisyam berkata, telah mengabarkan kepadaku Bapakku berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Ibnu 'Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah kalian sengaja melaksanakan shalat ketika matahari sedang terbit dan 
juga ketika terbenamnya." Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu 'Umar berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika matahari sedang terbit maka 
tundalah shalat hingga telah meninggi, dan jika matahari sedang terbenam maka tundalah 
shalat hingga menghilang." Hadits ini juga kuatkan oleh 'Abdah. 


A P 2 Z 
2 و‎ E E 22 و‎ oÊ الم م و‎ ssa ANA رو 2م وار ے رع‎ 2 


NASI PAR SIE ور 462ل‎ A راو‎ 
SAE Aak SI gan 501 َنأ ي هر‎ 
363 KAN JUS 2 هس ا ع‎ SAS Ma KA BA 

KANAN BIAN pel بو احديفُضى بقَرَ جه إلى‎ Se 


549. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah dari 'Ubaidullah 
dari Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua macam jual beli, dua cara berpakaian dan dua 
shalat. Beliau melarang shalat setelah Shubuh sampai terbit matahari dan setelah 'Ashar 
sampai matahari terbenam. Melarang dari pakaian shama' dan duduk ihtiba’ dengan satu 
kain sehingga menghadapkan kemaluannya ke langit. Dan beliau juga melarang dari jual beli 
Al Munabadzah dan Al Mulasamah." 


Bab: Hendaklah jangan shalat sebelum matahari terbenam 
daa صل الل‎ NG gan AL AE g u6 اغ‎ 


ر 


E 2 SN قال‎ 


550. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian sengaja shalat ketika matahari sedang terbit 
dan atau ketika saat terbenam." 


- 
a‏ بر و درم 


3 gan ابَنِشْهَا ب‎ i NE AA اه‎ PAS a یز‎ Aas 


Z 
و عسوم‎ - 


2A {zaa ا‎ RA 2 AL TAN ANU ور مك روه‎ ANG 7 
Jaa رسو ل الله صل اله‎ KA data Wi Gek lb sat 


A 


g 2 Pd La ya r - 
aA KE FL NA NGANG NG اك دو د‎ PM b2 ANIN د‎ 


551. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan 
kepadaku 'Atha bin Yazid Al Junda'i bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada shalat setelah 
Shubuh hingga matahari meninggi dan tidak ada shalat setelah 'Ashar hingga matahari 
menghilang." 


DA A A ص‎ LK gi KA Aga ر‎ NG 2A IS, INGI hatara PEA 
قال سيعت حمر انَبنَأبَانَ‎ a AAS USS O 
-s 
0 


< - Can, f 7 2 g عو 4 م‎ A 7 WA A 
WG Gah ka pad KN صل‎ NG gan 5 WAN S3 LL TER MIS 


- ve 


Pd w‏ و 2 و 
m 2.‏ - 
-A‏ او لقد ب 3 2 2 ال“ كعتن تعد العم 
KAL‏ بعري Sati‏ 
Pa 1 ..‏ 


552. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Aban berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu At Tiyah 
berkata, aku mendengar Humran bin Aban menceritakan dari Mu'awiyyah berkata, 
"Sungguh kalian telah mengerjakan suatu shalat (yang dilarang). Kami telah mendampingi 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan kami tidak pernah melihat beliau 
melaksanakannya. Beliau telah melarang keduanya, yaitu dua rakaat setelah shalat 'Ashar." 


2 ا‎ f ع و كلام و‎ 2722 LER Na 149 AK ور‎ A A 
EDE عاص‎ o عن حفص‎ ee محمد بن سلا م قال‎ SAH 
5. و‎ INT رمه‎ PEKA Al a رع ا نه‎ PAS و‎ 2 Da KA رد‎ JANG 


553. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdah dari 'Ubaidullah dari Khubaib dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari dua macam shalat; dua rakaat 
setelah Shubuh hingga terbit matahari dan dua rakaat setelah 'Ashar hingga matahari 
terbenam." 


Bab: Pendapat yang tidak memakruhkan shalat kecuali setelah 'Ashar dan Shubuh 


0 0 LE ami - 2 - 7 فر م‎ A - دئارو ود‎ PEA 2 Kurap 
SEE US AN ai N يو ب عن افع‎ EN PI SAS 


ENT 2f uZ 44 درو‎ a ار ب‎ > ١ 0S 54 a ر‎ 36 Dea 
UAN So AL EN بِلَيّلوَلاتجَارِمَاشَاءَغَي‎ SE AANG ska? 


554. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata, "Aku melaksanakan shalat 
sebagaimana aku melihat para sahabatku melaksanakannya. Aku tidak melarang seorangpun 
untuk melaksanakan shalat baik di malam hari maupun di siang hari, kecuali bila kalian 
sengaja mengerjakannya saat matahari sedang terbit atau ketika sedang terbenamnya." 


Bab: Mengerjakan shalat yang tertinggal atau lainnya setelah 'Ashar 


2 í و‎ de & za A 23 z< وو و ر‎ 
AN EMAS ا ي‎ SSS يڻايم قال‎ sa NASI مي قال‎ Sa 


2 LAA N ” كني‎ NGANG SN EASA a 1 کے ے |ام ر‎ E & NANG 3 
امِنّصلاتهقاعدا‎ AA JOS ALNE ثقل‎ gas JAAN مَالقي‎ GAN لقني‎ GS AS pa 
pena 5 ور‎ TA CA GK a N Se 
و‎ ES مته و گان‎ ig 

| Í A A ا‎ A 


555. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid bin Aiman berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia 
mendengar 'Aisyah berkata, "Demi Dzat yang telah mewafatkan beliau, beliau tidak pernah 
meninggalkan keduanya hingga beliau berjuma Allah, dan tidaklah beliau bertemu Allah 
hingga terasa berat mengerjakan shalat (tua). Beliau sering mengerjakan shalat dengan 
duduk, yakni dua rakaat setelah 'Ashar. Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
mengerjakannya di masjid karena khawatir akan memberatkan ummatnya, sebab beliau 
lebih suka meringankan mereka." 


A A 2 PA PA 4 4 7 7 
و‎ A A ساي‎ 55 ASR - 2 l $, IMS A MEN ANG 22 ا‎ 20001 JA ےک‎ 


3 0 p 

Ba pas Nha EN Ga 
556. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Bapakku - Aisyah berkata; yaitu anak saudara perempuanku-, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah shalat 'Ashar." 


2 A و‎ 19 NL. Pan 159 A Ah KA UST AT 2i 5 29 
HOP Pre aa aa | سی بن إِسْمَاعِيل قَالحَدتْمَاعَبَّدَالْوَ‎ gala 

1 2 0 < 4 4 4 Te oN 1 - - 0 - SE 
NG Sagêd GILA سو ل الله صلی‎ SE DS الآسَوَدِعَنَأَبِيهِعَنَعَايِشَهَقَالترَ‎ 
2 NC PA 22 ر 5 4 و‎ Ta ا عر‎ {2 

ANUS a ISS عَلانِيَهَرَ‎ 


557. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Asy Syaibani berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Al Aswad dari Bapaknya dari 'Aisyah berkata, 
"Dua rakaat yang tidak pernah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tinggalkan baik secara 
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan adalah dua rakaat sebelum Shubuh dan dua 
rakaat setelah 'Ashar." 


pbs PAARA A سای قال‎ aa AAS MERE AN JASA ia 


مومه 


HERAN pi Ap pala pel Jo LANG LENSA 


558. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Abu Ishag berkata, Aku melihat Al Aswad dan Masrug bersaksi 
atas 'Aisyah ia berkata, "Tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangiku dalam 
suatu hari setelah 'Ashar kecuali beliau shalat dua rakaat." 


Bab: Menyegerakan shalat saat cuaca mendung 


BIA هو ااي كير عَن َب‎ PES EA An SAS EA PA SAS 


ZA 


Desa da sa MAP: صل اله‎ Abs N Pata 
كريد‎ 


559. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Yahya -yaitu Ibnu Abu Katsir- dari Abu Oilabah bahwa Abu Al Malih 
menceritakan kepadanya, ia berkata, "Kami pernah bersama Buraidah pada suatu hari yang 
mendung, ia lalu berkata, "Segeralah laksanakan shalat, karena Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah bersabda: "Barangsiapa meninggalkan shalat 'Ashar, sungguh telah 
hapuslah amalnya." 


Bab: Adzan setelah lewat waktunya 


2 > Td 


PAN Ita عَبَّدِ‎ Ea 5 KS Ejaan انبره امسو قال كد كنا مهكد‎ ke Sis 
اله قال | اف‎ AE 000 HIS das Kaya KAG adas 


A 


KiE GANG LAN EN PANA‏ دحك KAN‏ | ا فإ راحلتەقغكبتة 
GARA AS‏ ديصل KAH Ag DORI 1 AAN‏ 
an D j asági a‏ 
SEL LAN ES S NGÉ (SELAI LKE SI‏ 


560. Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Fudlail berkata, telah menceritakan kepada kami Hushain dari 


'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya berkata, "Kami pernah berjalan bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu malam. Sebagian kaum lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, sekiranya Tuan mau istirahat sebentar bersama kami?" Beliau menjawab: "Aku 
khawatir kalian tertidur sehingga terlewatkan shalat." Bilal berkata, "Aku akan 
membangunkan kalian." Maka merekapun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan 
tunggannganya, tapi rasa kantuknya mengalahkannya dan akhirnya iapun tertidur. Ketika 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam terbangun ternyata matahari sudah terbit, maka beliau pun 
bersabda: "Wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan!" Bilal menjawab: "Aku belum pernah 
sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya 
Allah Azza Wa Jalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendak-Nya dan mengembalikannya 
kepada kalian sekehendak-Nya pula. Wahai Bilal, berdiri dan adzanlah (umumkan) kepada 
orang-orang untuk shalat!" kemudian beliau berwudlu, ketika matahari meninggi dan 
tampak sinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan shalat." 


Bab: Shalat berjama'ah bersama setelah waktunya lewat 


BEI Ane San هم‎ SS JUAL BA SAS 


A rad 


ا ANG ASN SEN S5 G3 Jaa NEG ENG NG sasasi‏ كدت 
IBL sela sal naa ga ij‏ 
BAANG BULE S A alah‏ ققد SANG pe Ja NEGEN‏ 


561. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Jabir bin 'Abdullah, bahwa 'Umar bin 
Al Khaththab datang pada hari peperangan Khandag setelah matahari terbenam hingga ia 
mengumpat orang-orang kafir Ouraisy, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku belum 
melaksanakan shaat 'Ashar hingga matahari hampir terbenam!" Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: "Demi Allah, aku juga belum melakasanakannya." Kemudian kami 
berdiri menuju aliran air (sungai), beliau berwudlu dan kami pun ikut berwudlu, kemudian 
beliau melaksanakan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam, dan setelah itu dilanjutkan 
dengan shalat Maghrib." 


Bab: Orang yang lupa mengerjakan shalat hendaklah mengerjakannya ketika dia 
ingat dan tidak mengulangi kecuali shalat yang tertinggal itu 


Ae Nagi SE BASA PUMA VER سی‎ PAS PASAL 
کري) قَالَ‎ ag 3 WENG anna aka sasa 


- 
A P 


JUS a NG BSK NAN: يَقَولْبَعَدُ‎ AE ga gA 
ed AN ANGGANG 


562. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dan Musa bin Isma'il keduanya berkata, 
telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa lupa suatu shalat, maka 
hendaklah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Karena tidak ada tebusannya kecuali itu. 
Allah berfirman: '(Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku) ' (Os. Thaahaa: 14). Musa 
berkata, Hammam berkata, "Setelah itu aku mendengar beliau mengucapkan: '(Dan 
tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku) ' Abu "Abdullah berkata: Habban berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah telah 
menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu." 


Bab: Mengadla beberapa shalat dengan cara mengerjakan secara urut waktu 


ida Ni sE ناي‎ 31 sa AS EA ددا مد قال دتا و‎ 


IM 


2 A و‎ 
PA ALIS KIE Sa sn 1 tai Jas NANA ip PER 
OA AA gél E AKA Aeng ENG : 5$ 


563. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya Al Qaththan telah mengabarkan kepada kami Hisyam berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yahya -yaitu Ibnu Abu Katsir- dari Abu Salamah dari Jabir bin 'Abdullah berkata, 
"Pada peperangan Khandaq 'Umar bin Al Khaththab mengumpat orang-orang kafir, lalu ia 
berkata, "Hampir saja aku tidak melaksanakan shalat 'Ashar kecuali setelah Matahari hampir 
tenggelam." Umar melanjutkan, "Maka kami berdiri menuju aliran air (sungai), kemudian 
beliau melaksanakan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam, dan dilanjutkan dengan 
shalat Maghrib." 


Bab: Makruhnya mengobrol setelah 'Isya' 


daa LAA Jg PIA ف قال‎ SIG, atsi NG SI 


0 


AS قال‎ BASA bas la ya اا كيت كشو ارفلا‎ MIS gal 
En BEAN NG لمشو‎ | Jas ênom JANG Pena iz 


A 1 2 


EA 0 - Ns Pena Ns 24 DEII A? A 7 PEN 2 

AN IBI DS NAN Ls pa LAN Gina أقَصَى‎ ah 

KA TS Asem KA D MANG A قَالَوَكَانَيَكرَهُالَوْمَكَبَلَهَاوَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَاوَ کا‎ 
P RA a A 3 

SANA 


564. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami 'Auf berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Al Minhal berkata, "Aku dan bapakku pergi berangkat menemui Abu Barzah Al 
Aslami, bapakku lalu berkata kepadanya, "Bagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat yang Maktubah (Wajib)?" Abu Barzah menjawab, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melaksanakan shalat Zhuhur yang kalian sebut sebagai waktu utama saat 
Matahari tergelincir, shalat 'Ashar ketika seseorang dari kami pulang menemui keluarganya 
di ujung Kota, maka matahari masih terasa panas sinarnya. Dan aku lupa apa yang dibaca 


n 


beliau saat shalat Maghrib. Dan beliau lebih suka mengakhirkan pelaksanaan shalat 'Isya 
yang kalian sebut sebagai waktu 'Atamah, beliau tidak suka tidur sebelum 'Isya dan 
berbincang-bincang setelahnya. Dan beliau melaksanakan shalat Shubuh ketika salah 
seorang dari kami dapat mengetahui siapa yang berada di sampingnya, beliau membaca 
antara enam hingga seratus ayat." 


Bab: Membahas masalah figih dan hal-hal yang baik setelah 'Isya' 


4 


GUNA NANANG x 22 AA AR - GIS, AZ s4 5, BAN a ر ار‎ 
EME PENJELASAN AS ع قال‎ KAN عدا‎ Sis 
مالك‎ Ts BUS جير‎ Me sS SES 


JG EA jaba is JANG SIS kaa nas KANGA A sa 


ERENS MAE AKAN GI الو‎ FS 5) SA SAWA 
kasa Ar الي صل ال‎ Anna PE ANAN ES 2505 JAN 


565. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Ash Shabbah berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu "Ali Al Hanafi telah menceritakan kepada kami Ourrah bin 
Khalid berkata, "Kami pernah menunggu Al Hasan hingga memperlambat kami hingga sudah 
dekat dengan waktu ditegakkannya shalat. Lalu dia datang dan berkata, "Kami diundang 
tetangga kami." Kemudian dia melanjutkan, Anas bin Malik menyebutkan, "Pada suatu 
malam kami pernah menunggu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hingga sampai pertengahan 
malam. Lalu Beliau shalat bersama kami kemudian menyampaikan khuthbah kepada kami, 
sabda beliau: "Manusia sudah selesai melaksanakan shalat lalu mereka tidur. Dan kalian 
akan senantiasa dalam hitungan shalat selagi kalian menunggu pelaksanaannya." Al Hasan 
berkata, "Sesungguhnya suatu kaum senantiasa akan berada dalam kebaikan selagi mereka 
mananti kebaikan." Qurrah berkata, "Ini adalah hadits dari Anas, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


SAE AKN SEE PE EH JEANS 


r PAEA 


Ul ask A a a Sah A 
An E EL IBAN Sin 2 gal SNN AJA pAn 1 
SÉS TA Tu onta A 1 Ai . ا ب" 2 كك‎ 
صل اله ل‎ NU AA LE هل‎ BA 23 ab Era 

ra مهو اليو‎ KS tp PA VE Pr Par DI LAJU Ea KAB EA 
NU ا‎ ا٢‎ Aa اک‎ 

GAN SS SU يريد بذلك‎ 23 

566. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin 'Abdullah bin 


'Umar dan Abu Bakar Ibnu Abu Hatsmah bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat 'Isya pada suatu malam di akhir hayatnya. 


Selesai salam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan berkata, "Tidakkah kalian melihat 
malam kalian ini? Ketahuilah, sesungguhnya setelah seratus tahun tidak akan ada orang pun 
di muka bumi ini yang tersisa dari mereka yang hadir pada malam ini." Kemudian orang- 
orang mengalami kerancuan dalam memahami pernyataan Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam tersebut hingga mereka memperbincangkannya, yakni apa yang maksud dengan 
seratus tahun tersebut?" 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Sesungguhnya maksud sabda Nabi, 
"Tidak akan ada orang yang tersisa di atas bumi ini' adalah berakhirnya generasi tersebut'." 


Bab: Mengobrol bersama keluarga dan tamu 


rg 


AN iS ASS NG يمان قال‎ a SEA SIS NGA بو‎ AIK 


REG ed AH BAN Ai Kaler 


7 P AI RE 2 


AGEN E K Á AR Ja eain 


ع 


Z < La. Sena E3 ر ر‎ CAN ا‎ HEE 54 7 
Nge des Dang فلاا‎ aisg عَلَيهوَسَلَم برقال فهو آتاو‎ 


BE BP ia NE ESE ata yah : EN EA a 


A 


TE 


Inna TA Hina ود اوس‎ 


LA 


ZA 2 و‎ 2 - 


daaa Kisa Sa yaa kasa Li 56 AS ياغ‎ IBU 


2 


BEI SE PASIEN AS IS ی‎ BAGAN ya Na ee 
D sah كُمَاهِيَ أو‎ ae Kei ia 


IM 


a NANG S PA AN TA AG Ji Ga ھی الک ا کر‎ 23333 


NG KA ES A Ya NG i IAI k PN Kfs s po: A 
- A wA 


a‏ عَقَدُكَمَصَى TES NG ib JEN‏ حلام IS‏ جل ممم تاس TAN‏ کم 
MA wg e pa A p wA‏ 
كل رَجُلٍ قا JS SS Aa E‏ 


567. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Mu'tamin bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami bapakku berkata, 
telah menceritakan kepada kami Abu 'Utsman dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar, bahwa 
para Ashhabush Shuffah adalah orang-orang yang berasal dari kalangan fakir miskin. Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki makanan cukup untuk dua 
orang, maka ajaklah orang yang ketiga. Jika memiliki makanan untuk empat orang hendaklah 
mengajak orang yang kelima atau keenam." Maka Abu Bakar datang dengan membawa 
makanan yang cukup untuk tiga orang. Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam lalu datang dengan 
membawa makanan yang cukup untuk sepuluh orang." 'Abdurrahman bin Abu Bakar 


berkata, "Mereka itu adalah aku, bapakku, ibuku, -perawi berkata: aku tidak tahu ia 
mengatakan- isteriku dan pelayan yang biasa membantu kami dan keluarga Abu Bakar. Saat 
itu Abu Bakar makan malam di sisi Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam hingga waktu isya, dan 
ia tetap di sana hingga shalat dilaksanakan. Ketika Abu Bakar pulang di waktu yang sudah 
malam isterinya (ibuku) berkata, "Apa yang menghalangimu untuk menjamu tamu- 
tamumu?" Abu Bakar balik bertanya, "Kenapa tidak engkau jamu mereka?" Isterinya 
menjawab, "Mereka enggan untuk makan hingga engkau kembali, padahal mereka sudah 
ditawari." "Abdurrahman berkata, "Kemudian aku pergi dan bersembunyi." Abu Bakar lantas 
berkata, "Wahai Ghuntsar (kalimat celaan)!" Abu Bakar terus saja marah dan mencela (aku). 
Kemudian ia berkata (kepada tamu-tamunya), "Makanlah kalian semua." Kemudian tamunya 
mengatakan, "Selamanya kami tidak akan makan. Demi Allah, tidaklah kami ambil satu suap 
kecuali makanan tersebut justru bertambah semakin banyak dari yang semula." 
'Abdurrahman berkata, "Mereka kenyang semua, dan makanan tersebut menjadi tiga kali 
lebih banyak dari yang semula. Abu Bakar memandangi makanan tersebut tetap utuh 
bahkan lebih banyak lagi. Kemudian ia berkata kepada isterinya, "Wahai saudara perempuan 
Bani Firas, bagaimana ini?" Isterinya menjawab, "Tak masalah, bahkan itu suatu 
kebahagiaan, ia bertambah tiga kali lipatnya." Abu Bakar kemudian memakannya seraya 
berkata, "Itu pasti dari setan-yakni sumpah yang ia ucapkan-." Kemudian ia memakan satu 
suap lantas membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam. Waktu itu antara 
kami mempunyai perjanjian dengan suatu kaum dan masanya pun telah habis. Kemudian 
kami membagi orang-orang menjadi dua belas orang, dan setiap dari mereka diikuti oleh 
beberapa orang -dan Allah yang lebih tahu berapa jumlah mereka-. Kemudian mereka 
menyantap makanan tersebut hingga kenyang." 


Kitab: Adzan 


Bab: Permulaan (diperintahkannya) adzan 


NA PE ار ثحَدکتا حَالًالْحَدَاء‎ PA داف ان م‎ 
KE تر‎ 531 Par SERING sb MAAN و‎ PIN ER pa 9381233 


568. Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hadza' dari Abu Oilabah dari Anas 
bin Malik berkata, "Orang-orang menyebut-nyebut tentang api dan lonceng (dalam 
mengusulkan cara memanggil shalat). Lalu ada juga di antara mereka yang mengusulkan 
seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nahrani. Maka Bilal diperintahkan untuk 
mengumandangkan adzan dengan dua kali dua kali dan iqamat dengan bilangan ganjil." 


2 


Pa SEA BEI TI بجر‎ “aa SAS KATA ITA CNP NGANG E حي‎ EN KAK YA 
هاف كلمو ا‎ NAN PE Pas EA حینَ قد مو‎ NG کان يفول‎ 


رو 8 کور 


ANA AA Pe BEA prani BGG 35 
NGGI ka a LA AN MAL جلا يادي‎ EN قال عَمَر‎ 


569. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abdurrazag berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Nafi' bahwa Ibnu 'Umar berkata, "Ketika Kaum Muslimin tiba di 
Madinah, mereka berkumpul untuk shalat dengan cara memperkirakan waktunya, dan tidak 
ada panggilan untuk pelaksanaan shalat. Suatu hari mereka memperbincangkan masalah 
tersebut, di antara mereka ada yang mengusulkan lonceng seperi loncengnya Kaum Nashrani 
dan sebagaian lain mengusulkan untuk meniup terampet sebagaimana Kaum Yahudi. Maka 
'Umar pun berkata, "Mengapa tidak kalian suruh seseorang untuk mengumandangkan 
panggilan shalat?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Wahai Bilal, 
bangkit dan serukanlah panggilan shalat." 


Bab: Adzan dua kali dua kali 


a 2 2 
رر وء‎ Ta. Es 2 ر‎ By ادمع‎ 2 Pn نر د‎ A 2 255 AS 57 A 54 LT 253, 


A PA Z - A 


A 2E? 282 ZR > Tara‏ اق اس لا ر 
Gas AJB‏ الْأَدَاَوَأنَ يُوتِرَ e MEN‏ 


570. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Simak bin 'Athiyyah dari Ayyub dari Abu Oalabah dari 
Anas bin Malik berkata, "Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat adzan 


dengan genap (dua kali dua kali) dan mengganjilkan igamat, kecuali kalimat igamat 'Oad 
gaamatish shalah (shalat telah dikumandangkan) '." 


SUNRE MIE JELAS As GANG A pait KNA 


KANGA PE NGNE 3 ALAN JB LAN An 3 

z Z ات رن‎ EA ا ی‎ 2 SA eta 
KA 3 BOSS NGÊS SY ga SEL صر‎ 313619 53 
571. Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Salam- berkata, telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdul Wahhab Ats Tsagafi berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Khalid Al Hadza' dari Abu Oilabah dari Anas bin Malik berkata, "Ketika manusia sudah 
banyak (yang masuk Islam), ada yang mengusulkan cara memberitahu masuknya waktu 
shalat dengan sesuatu yang mereka bisa pahami. Maka ada yang mengusulkan dengan 
menyalakan api dan ada juga yang mengusulkan dengan memukul lonceng. Lalu 
diperintahlah Bilal untuk mengumandangkan kalimat adzan dengan genap (dua kali dua kali) 
dan mengganjilkan iqamat." 


Bab: Igamah satu kali satu kali kecuali kalimat "gad gaamatish shalah" 


TEMA EN ا نير اهم دتا‎ AA AG 


ANIS Ma SEA EN Era SMAN ر‎ sal 


572. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Oilabah dari Anas bin 
Malik berkata, "Bilal diperintahkan untuk mengumandangkan kalimat adzan dengan genap 
(dua kali dua kali) dan mengganjilkan igamat." Isma'il berkata, "Aku sampaikan masalah ini 
kepada Ayyub, lalu ia berkata, 'Kecuali kalimat iqamat 'Qad gaamatish shalah (shalat telah 
dikumandangkan) '." 


Bab: Keutamaan mengumandangkan adzan 


A 4 


PA Gi‏ سف قال ieta; NGGE NAK AH‏ جناي هر يَرَدَأَوَّرَسُولَ الله 


E eaaa 


27 ر مس‎ 2. 3. e ر‎ 2G AA 8. Sta 
3 b 2 72 D و‎ - nT É 2 2 A 
des setan A P AN alis 
573. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika panggilan shalat (adzan) dikumandangkan maka 
setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara adzan. Apabila 


panggilan adzan telah selesai maka setan akan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan 
setan kembali berlari dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan dia kembali lagi, lalu 


menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, "Ingatlah ini dan itu'. Dan terus 
saja dia melakukan godaan ini hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah 
dia laksanakan dalam shalatnya." 


Bab: Mengeraskan suara (panggilan) adzan 


0 4 2 و ےو اماه‎ ZZ a PRANK SAA 
SI NE AE IR عد الو‎ LE LEAN عبد اله بن يو سف قال‎ SAS 
YANG d aana Gas HE LI NG Yasan dayang 


A 
ر معلاو‎ A Ah 


Mean BEA NG 22363 MAN LG Buya ان أو‎ ma 


A „z i Da 2 7 - 0 KE SAW 0 <. A 0 4 f 3a A 


574. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah Al 
Anshari Al Mazini dari Bapaknya bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sa'id Al 
Khudri berkata kepadanya, "Aku lihat kamu suka kambing dan lembah (pengenmbalaan). Jika 
kamu sedang mengembala kambingmu atau berada di lembah, lalu kamu 
mengumandangkan adzan shalat, maka keraskanlah suaramu. Karena tidak ada yang 
mendengar suara mu'adzin, baik manusia, jin atau apapun dia, kecuali akan menjadi saksi 
pada hari kiamat." Abu Sa'id berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


Bab: Menangguhkan penyerangan atas suatu kaum bila terdengar suara adzan 


BAL‏ سوير قال NBA KA‏ صل ال 


4 


SES Esia يطحو يط قا‎ SE SAS BN ES عَليْوِوَسَلَّم‎ 


مع اکاک عار ع کیم م قال کر BKI‏ م SE LA‏ 


LLA 


CN Aaa 2 PA Jaga KE كمه‎ asas 3 AH ورك‎ 


Anal KAA SAS Mela pané AS MEA IE NG HUDAN AMS,‏ قال 


PA BN Re PSV STA IE ana Pap AN 


575. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Humaid dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam jika memerangi suaku kaum bersama kami, maka beliau tidak menyerang kaum 
tersebut hingga datangnya waktu shubuh (menunggu). Jika mendengar suara adzan, beliau 
mengurungkannya. Namun bila tidak terdengar suara adzan maka beliau menyerangnya." 


Anas bin Malik berkata, "Maka pada suatu hari kami keluar untuk menyerbu perkampungan 
Khaibar, kami lantas menunggu hingga malam hari. Ketika datang waktu pagi dan beliau 
tidak mendengar suara adzan, maka beliau menaiki tunggangannya sementara aku 
membonceng di belakang Abu Thalhah. Sungguh kakiku menyentuh kaki Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." Anas bin Malik melanjutkan kisahnya, "Penduduk Khaibar keluar ke arah 
kami dengan membawa keranjang dan sekop-sekop mereka, ketika mereka melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka mereka berkata, "Muhammad! Demi Allah, Muhammad 
dan pasukannya (datang)!" Kata Anas, "Ketika Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melihat 
mereka, beliau bersabda: "Allahu Akbar, Allahu Akbar, hancurlah Khaibar! Sesungguhnya 
kami, apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang 
dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut) ' (As. Ash Shaffaat: 177). 


Bab: Apa yang diucapkan ketika mendengar suara mu'adzin 


dana EN Ke ES 
KAN AS Sa BAN PAN Darajat KE ISI Tn Ka 


PA 


576. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Atha bin Yazid Al Laitsi dari Abu Sa'id Al Khudri, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian mendengar adzan, 
maka jawablah seperti apa yang diucapkan mu'adzin." 


EENT EENEN Sea abis 4 ا‎ 5 


رو 


SAAT 54) 6 NGANG معا و يه يو‎ atasan an 


ABANGE 


ANG مُحَمَّدَارَسُو‎ 


A 


577. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Yahya dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits berkata, telah 
menceritakan kepadaku 'Isa bin Thalhah, bahwa pada suatu hari dia mendengar Mu'awiyyah 
mengucapkan seperti (apa yang diucapkan mu'adzin) hingga ucapannya: "Wa asyhadu anna 
Muhammadar Rasulullah." 


A PA PES قال‎ AE SAS bag حا ق بر اهو‎ SAS 
CLS IE ANE BI an Lean a. 


a ale eg a‏ يَقُولُ 


578. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Rahawaih berkata, telah menceritakan 
kepada kami Wahab bin Jarir berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya 
seperti itu, Yahya berkata, dan telah menceritakan kepadaku Sebagian saudara kami bahwa 
dia berkata, "Jika mu'adzin mengucapkan, 'Hayya 'Alash shalah '(Marilah melaksanakan 
shalat) ', dia menjawab, "Laa Haula Walaa Quwwata Illaa Billah '(Tidak ada daya dan 
kekuatan melainkan dengan izin Allah) '. Dia berkata, "Demikianlah kami mendengar Nabi 
kalian shallallahu 'alaihi wasallam bersabda." 


Bab: Do'a setelah panggilan adzan 


a16 57 م و‎ 9. Taa? و‎ 7 ap 57, LEO AS ws o 
ADYA PE A مَعَنَ مُحَمَّد بن‎ TA 2 Sai SS بْنْعَيّاش قال‎ see as 


Pa Z in 


IVAN AE An SAWANG € Se NG: E 
يوم‎ KAE NRANG PAT ALAN a gah MA TAK 


Pa 


“WA‏ امت 
Ta‏ 4 


579. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Muhammad Al Munkadir dari Jabir bin "Abdullah, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berdo'a setelah mendengar 
adzan: ALLAHUMMA RABBA HAADZIHID DA'WATIT TAMMAH WASHSHALAATIL OAA'IMAH. 
AATI — MUHAMMADANIL  WASIILATA  WALFADLIILAH  WAB'ATSHU  MAOAAMAM 
MAHMUUDANIL LADZII WA'ADTAH (Ya Allah. Rabb Pemilik seruan yang sempurna ini, dan 
Pemilik shalat yang akan didirikan ini, berikanlah wasilah (perantara) dan keutamaan kepada 
Muhammad. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana Engkau telah 
jannjikan) '. Maka ia berhak mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat." 


Bab: Berlomba untuk mengumandangkan adzan 
Gen tm A tg - an. KO SEA Dana ووو و‎ GA ےو‎ Prana 
BAE Bed ji SA اعدا‎ 


ANI BERA Si LAN BANGUN IS saie SMI AS 


SANA يَعْلَمُونَمَاف‎ SA KANAN Lag palas SISI PENA A 
ed 


C 


580. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Sumayya mantan budak Abu Bakar, dari Shalih dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Seandainya manusia mengetahui 
apa (kebaikan) yang terdapat pada adzan dan shaf awal, lalu mereka tidak akan 
mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya tmereka akan melakukannya. Dan 
seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera (menuju shalat), 
niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang 
terdapat pada shalat 'Isya dan Shubuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus 
dengan merangkak." 


Bab: Berbicara ketika adzan 


PEMKAB SS 5‏ 122 عن لوكو اد SAYAP AA‏ 2 عن عَبَّد 


Nga NGADANG NA مرد‎ KAN an NI PANA 
KAT Sa aé رم‎ qA A 27 Pat Lt PA . 
SEA paka إل عض فقا قعل هدام هو‎ Aran AN ig 


581. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dan 'Abdul Hamid sahabat Az Zayadi, dan 'Ashim Al Ahwal dari 
'Abdullah bin Al Harits berkata, "Pada suatu hari ketika jalan penuh dengan air dan lumpur 
(becek) akibat hujan, Ibnu 'Abbas pernah menyampaikan khuthbah kepada kami. Ketika 
mu'adzin sampai pada ucapan: 'Hayya 'Alash shalaah (Marilah mendirikan shalat) ' ia 
perintahkan mu'adzin tersebut untuk menyerukan: 'Shalatlah di tempat tinggal masing- 
masing'. Lalu orang-orang saling memandang satu sama lain karena heran. Maka Abdullah 
bin Al Harits pun berkata, "Hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik 
darinya, dan itu merupakan kewajiban Mu'akkad (yang ditekankan)." 


Bab: Adzannya orang yang buta jika diberitahu masuknya waktu shalat 


TANYA‏ عبد انه تراك لَمَدَعَنَ مَالِكِءَ Aj‏ ا 
A‏ 


SAN NG ETETE ade san‏ قالۇ گار جُلا 
ESA ai ANG SEN AE‏ 


582. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Salim bin 'Abdullah dari Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan saat masih malam, maka makan 
dan minumlah sampai kalian mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum." Perawi berkata, "Ibnu 
UmmuiMaktum adalah seorang sahabat yang buta, ia tidak akan mengumandangkan adzan 
(shubuh) hingga ada orang yang mengatakan kepadanya, 'Sudah shubuh, sudah shubuh'." 


Bab: Adzan setelah Shubuh 


IM 


Sai SANG AE SE LE GANG شف قال ا خر‎ pe BE خَدَكا‎ 
HE HK AANS 233 AN SAE alta ME MI, 
PSA an 


583. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar berkata, Hafshah mengabarkan 
kepadaku, bahwa Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam jika mu'adzin telah selesai 
mengumandangkan adzan Shubuh, beliau melaksanakan shalat dua rakaat ringan sebelum 
mendirikan shalat Shubuh." 


LA 


A Pn aa - 5‏ سرد L‏ ر د عد 7 3 ر 2 4 
EMI SA ACES‏ عر ا eaan‏ عابشة PENS‏ صل الله gae‏ سل 
5 ب 
w‏ و2 د ا Pa a‏ ا 7 و 
Pa:‏ 5 67 نه w KL AS‏ 3 اللاقامة 72 BA‏ سس و 
akan 2‏ كعتين yaaa Melon‏ صلا ai‏ 


584. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari 'Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat sunnat dua rakaat ringan antara adzan dan igamat dalam shalat 
Shubuh." 


A Ga e ر‎ » 5 jan Gi 5 gi A مم ور اق‎ Hp z Ir و‎ 
أَنَرَسُولَ الوص‎ ENEE ديتار‎ MAE GEA عبد الله بن يو‎ SA 


A 


z 8 - 8. 2 ab, 7 - (NETT 2 Tes 
SRS AB SS JÉ ENG IE Isa 


585. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan saat masih malam. Maka 
makan dan minumlah sampai ada seruan adzan oleh Ibnu Ummi Maktum." 


Bab: Adzan sebelum Shubuh 


ر ر ر دو LA 159 AK A AA‏ کے 12 وو ihz 722 =, A ATE‏ نل" gi e‏ 9 
KE SAS‏ بن یو شس قال حدنتاز هیر قال Sen SS‏ ليمي عَ نَأ era‏ 


- PA 
Z ل سلا‎ 8 < - 


و Tau ena Boy‏ و و 2 2 sis, ANG? AMS‏ 2 7 4 1 2 
p‏ فا يمره فيا ۴ 5 MG‏ 22 ا ع )در ور ASAM‏ 
سحوره نه يۇذناو ي دي بلي ل لير جم يمحكم JSI A san E‏ لفجذأ 


PA 
A A و‎ 


2 م ql‏ عم E E, 5. <s 1 TA Lha pt‏ 2 هادي 
الصّبَحُوَقَالَبِأْصَابِعِدِوَرَقَعَهَا إل فَوَقُوَطْاطًَإِأْسَفَلحَنَّى يقو له كاو KG AR JG‏ 


3 ع‎ 7 
AS Ga PE RAS AN SKALI 
586. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada 
kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman At Taimi dari Abu 'Utsman Al 
Hindi dari 'Abdullah bin Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Adzannya Bilal tidaklah menghalangi seorang dari kalian, atau seseorang dari makan 
sahurnya, karena dia mengumandangkan adzan saat masih malam supaya orang yang masih 
shalat malam dapat pulang untuk mengingatkan mereka yang masih tidur. Dan Bilal adzan 
tidak bermaksud memberitahukan masuknya waktu fajar atau shubuh." Beliau berkata 
dengan isyarat jarinya, beliau angkat ke atas dan menurunkannya kembali hingga berkata 
seperti ini." Zuhair menyebutkan, "Beliau berisyarat dengan kedua jari telunjuknya, salah 
satu jarinya beliau letakkan di atas yang lainnya, kemudian membentangkannya ke kanan 

dan kirinya." 


& G و‎ LA» Pad SA, 14 A < و‎ 13 > 26 
بو أَسَامَةَقَالَعْبَيَدَاللَهحَدَتْمَاعَنَ الْقَاسِمبنِمْحَمَّدِعَنَعَايِشَدَوَعَننَافٍِ‎ GAS] KA 


LA 


Aa er 5 A, NAH AL r an AG رم ر‎ GR, A واه‎ 2 


A G ni ra r dz 2 100 WA » 9 AD AL ر ر ءه ر‎ 

SEN ES Jasa عن الاسم‎ Pa EP TIARA TUK PON TN Pa IN SA 
2 2 A P ور 0 7 2 رسو 3 ر‎ 
ANG NAN AJA BNI la sa 


587. Telah menceritakan kepada kami Ishag berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu 
Usamah berkata, 'Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Muhammad dari 
'Aisyah, dan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Yusuf bin 'Isa Al 
Marwazi berkata, telah menceritakan kepada kami Al Fadll bin Musa berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah 
dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Bilal 
mengumandangkan adzan saat masih malam, maka makan dan minumlah sampai ada 
seruan adzan oleh Ibnu Ummi Maktum." 


Bab: Berama lama waktu antara adzan dan igamah dan orang yang mananti 
pelaksanaan shalat 


SAN YAA NE AN BE Ep AN NAS اطي‎ PAS CS 
273, 


a NK سکم کال ین كل اين‎ sak EN AA 


588. Telah menceritakan kepada kami Ishag Al Washithi berkata, telah menceritakan kepada 
kami Khalid dari Al Jurairi dari Abu Burdah dari "Abdullah bin Mughaffal Al Muzni, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Di dua adzan (adzan dan igamat) ada 
shalat sunah -beliau ucapkan tiga kali- bagi yang mau." 


PEKAN PE AE LIS قَالَحَدَكْتَاشْعْبَةُكَالَ‎ KA GA ass اا‎ 


PARAH PER TARAI, اسن‎ 


Tai 


السَّوّارِيَ حَنَّى SAN Se “NG SIAK peka sale AT NIA SES‏ لم 
Per NGE KSAS SES‏ وا Jas Wa ea,‏ 


589. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, aku 
mendengar 'Amru bin 'Amir Al Anshari dari Anas bin Malik berkata, "Jika seorang mu'adzin 
sudah mengumandangkan adzan (Maghrib), maka para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berebut mendekati tiang-tiang (untuk shalat sunnat) sampai Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar, sementara mereka tetap dalam keadaan menunaikan shalat sunnat dua 
rakaat sebelum Maghrib. Dan di antara adzan dan iqamat Maghrib sangatlah sedikit 
(waktunya)." 'Utsman bin Jailah dan Abu Daud menyebutkan dari Syu'bah, "Antara keduanya 
(adzan dan igamat) tidak ada waktu kecuali sedikit." 


Bab: Orang yang menanti igamah 


EEN“ 7 -4% 2 321 م 22 ع سس‎ 2 Ga lo EAN LA ر كي عو‎ 
SS EBT SIS Kejar Hu 
< 2 رص‎ 
A P Pa A 

2000 > کر ر کے‎ TAK 2 LANT A © اا و لك‎ NG ر او و رر‎ Ha A ر‎ 
حَفِيفَكَين‎ NS 5 AE tya) NS PES a ga AN po ANI gang 

A 

8 


“ANAS <A 5. PAN Pe Perkara <C Aa A ek 
ARE MO SANA Po Maki الجر اضطجَحَعَلى‎ nk AAN Ja 


590. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair 
bahwa 'Aisyah berkata, "Jika mu'adzin selesai mengumandangkan adzan pertama dari adzan 
shalat Shubuh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat dua rakaat ringan 
sebelum melaksanakan shalat fajar, yaitu ketika fajar sudah jelas masuknya. Kemudian 
beliau berbaring pada sisi kanan badannya hingga mu'adzin mendatangi beliau untuk 
mengumandangkan iqamat." 


Bab: Diantara dua adzan (adzan dan igamat) ada shalat bagi siapa yang mau 


کا عد اله ۶ ZA‏ يد قال دتا کد اا > 575 3 2 ANENG‏ اله 2 و 
AAS SAS‏ ید قال USA‏ که مش بَنَالحَسَن NEEE Pen DLEE‏ مغفل 


ا ا سے BG‏ رر ر 2 هس 49 وراد ر 2 7 وو 

MIN GIA SIS HEM IS بين‎ ka sak صلی‎ LAN قال قال‎ 

591. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid berkata, telah menceritakan 

kepada kami Kahmas bin Hasan dari "Abdullah bin Buraidah dari "Abdullah bin Mughaffal 

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Antara dua adzan (adzan dan 

igamah) ada shalat (sunah)." Kemudian pada ucapan beliau yang ketiga kalinya, beliau 
menambahkan: "Bagi yang mau." 


Bab: Pendapat yang mengatakan hendaknya dalam perjalanan pun ada satu 
mu'adzin yang mengumandangkan adzan 


- 4 5 2 - LA PA PEA p LA 9 PEA 
GD DNA a SA . ” MA? LE NK fe z 7 i2 L Gor LA “Aa اي و‎ 
ES قلابَةعَنَ مَالِكِبّنِ الحو‎ sa باس قال‎ Jaa SAS 
A 


4 5 22 TIE )عو : اھ ر ا اس .ع‎ es sa LAN S 21244 0 
كانَرَحِيمَارَفِيقَافَلَمارَأَىسُوٌقَنَا‎ PAI jine bab مقو مي‎ BEA aa صل‎ 


رن ضعي AL‏ راس 7 2 و Lana)‏ ور و A A‏ 

ِل أَهَالِينَاقَالَارَجِعُوافَكُونُوافِييم SN ARAS AN s2 IE‏ 
2 ر ر بک ر ورد 

SN AA, 


592. Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Malik bin Al Huwairits, "Aku mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dalam rombongan kaumku, kami lalu tinggal di sisi beliau selama 
dua puluh hari. Beliau adalah seorang yang sangat penuh kasih dan sayang. Ketika beliau 
melihat ada kerinduan kami kepada keluarga kami, beliau bersabda: "Kembalilah kalian 
kepada mereka, bergabunglah bersama mereka, ajari mereka dan shalat bersama mereka. 
Jika waktu shalat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan 
adzan dan hendaklah yang mengimami shalat kalian adalah yang paling tua di antara kalian." 


Bab: Adzan dan igamah bagi musafir bila shalat berjama'ah begitu juga di 'Arafah 
dan Mudzdalifah 


r 


AZ kaz و‎ DAN 4 وااو‎ LA KI AK DANA > 2 ر کے‎ 


A 
pa 1 1 ر م‎ 1 2 P Pd 4 A 
A قا‎ za كه‎ AA PTIK MLS IASI LINA LL. SA ا و ر‎ P EDEA 
لهاد دخ ار ادان دو ذه‎ Ia SA ذن‎ FaN aa PAESE) CA Es 
فقالله‎ R3 بر‎ BERUMAH 5 Pa ga م بي صل‎ 
A A 


PA PA EEA PAN 
w . 
4 


l z 4 < A MALTA A ex عه وام« اشير و2‎ 
Ben da ALA لقال التي صل‎ SAN JI دَحَتَّى سَاوَى‎ FIB B3 


RELA 
593. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Al Muhajir Abu Al Hasan dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzar Al 
Ghifari berkata, "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu 
perjalanan. Ketika ada mu'adzin yang hendak mengumandangkan adzan, beliau berkata 
kepadanya: "Tundalah." Sesaat kemudian mu'adzin itu kembali akan melakukan adzan, 
beliau kembali berkata,: "Tundalah." Kemudian ketika mu'adzin itu kembali hendak 
melakukan adzan untuk ketiga kalinya, beliau kembali berkata: "Tundalah hingga kita 
melihat bayang-bayang bukit." Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahannam." 


Z A 
| 


3 


2 


ANG KA 2 -2 
لحوّيّر ثقال‎ 


f مك هاده‎ 2 ait : Zak wa A 4 
بنا‎ MG pê RS Kei 


9. 


A 


Ara Cas 7 AU 4 0 DAN o. k 
S51 Ba gale a a اللَهَعَلَيّهوَسَلمَ ير‎ pe Gale 
ai Wi P 7 pd 2 
وور ا‎ < 
A K BANGUN ANA AI كر‎ 
GET AS US (EL Lala 5 


594. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Oilabah dari Malik bin Al Huwairits 
berkata, "Dua orang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, keduanya 
ingin melakukan suatu perjalanan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Jika 
kalian berdua sudah keluar, maka (bila hendak shalat) adzan dan igamatlah. Dan yang 
menjadi Imam hendaklah yang paling tua di antara kalian." 


A 


4 A A 

sen EG MIS ni‏ قِلَابَدَقَالَحَدَتْمَامَالِكُ 
"s A‏ 

5 


See PA 2 4 Pd 2, 2 7 < <‏ - 2 61 ص 
م A d‏ - 212729 ے أ 20 E UN GA <la A RZA Na GA‏ مده Ta NANA‏ 04 
Pa‏ 


G R سج سار‎ 505 SEI 2 رو داع‎ CITE fe (IIE a172 Pa و‎ ei P 
SERA NU AN SU ba Ke la GILA رَس ول اله صل‎ 


A 


کر ga NÉE ACS‏ ل اهل يڪم قاقيمُو ALA geh‏ هو مرو ھوڏ گر AAN‏ 


A LA‏ يم 


AE seng An IN Suga‏ ر ر روو ا Zo” NANG DEE‏ ژر ردیر 
SA 3 Pada AS SA US JAWA NI rr I Laban |‏ 


A 


595. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub 
dari Abu Oilabah berkata, telah menceritakan kepada kami Malik, "Kami datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu kami adalah para pemuda yang usianya sebaya. 
Maka kami tinggal bersama beliau selama dua puluh hari dua puluh malam. Beliau adalah 
seorang yang sangat penuh kasih dan lembut. Ketika beliau menganggap bahwa kami telah 
ingin, atau merindukan keluarga kami, beliau bertanya kepada kami tentang orang yang 
kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkannya kepada beliau. Kemudian beliau 
bersabda: "Kembalilah kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah 
mereka dan perintahkan (untuk shalat)." Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku 
pernah ingat lalu lupa. Beliau mengatakan: "Shalatlah kalian seperti kalian melihat aku 
shalat. Maka jika waktu shalat sudah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian 
mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang menjadi Imam adalah yang paling tua di 
antara kalian." 


LA A 1G‏ ر 


5 Pa P NANG AE < 4 5 G ors 2ع م لجار ور م‎ ZG 2 La 
55 AG RELA MF Nana LSI SAE د3 قال ا‎ Aas 


KAYA AM KA SAN CA Wilds #25 Ce 0 


م 2 


? 06 4 A a p 4 5 0 1 A 
أو الْمَطِيرَةَف السَّمْرِ‎ NANG JE NG ke i يَفُولُعَلَ‎ 


596. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Yahya dari 'Ubaidullah bin "Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' berkata, " Ibnu 
'Umar pernah adzan di malam yang dingin di bukit Dlajnan. Kemudian ia berkata, "Shalatlah 
di tempat tinggal kalian!" Lalu dia mengabarkan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang mu'adzin untuk mengumandangkan adzan, 
kemudian berseru setelah selesai adzan, "Hendaklah kalian shalat di tempat tinggal kalian 


pada malam yang dingin, atau saat turun hujan dalam perjalanan." 


Elar A 0 2,272 Z 27A? و‎ AK مم وه رودو‎ E و ا‎ 
حِحَيّقَه‎ No pe bb ekan) ga SAS قال‎ AN KIE srat Gaal (SAS 


E 


87 Pa an dn $ ZA PA 12 د‎ 

Ike PENA قَجَاءه بد‎ el NG laa sara عليه‎ E 
< < 4 3 0 TN NAN Pa ANDA AOA AP Go nl AI 
YENG shs Sy aa SALA TE AA TA, 


597. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Ja'far bin 'Aun berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al 'Umais dari 
'Aun bin Abu Juhaifah dari Bapaknya berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di Abthah, lalu Bilal datang dan memberitahukan kepada beliau bahwa 
waktu shalat telah tiba. Kemudian Bilal keluar dengan membawa sebatang kayu (tongkat) 
dan menancapkannya di depan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Beliau kemudian 
melaksanakan shalat di tempat tersebut." 


Bab: Haruskan seorang mu'adzin meliuk-liukkan mulutnya dan menoleh ke kanan 
dan kiri ketika mengumandangkan adzan? 


- - 
6 ر وء 


BEN Ae EMS a SA DEA E PE EEE 


598. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Aun dari Bapaknya, bahwa dia melihat Bilal mengumandangkan 
adzan. Aku lalu memperhatikan mulutnya bergerak ke sana dan ke sini saat 
mengumandangkan adzan." 


Bab: Ucapan seseorang, "Kami ketinggalan shalat". 


- 
“AZ - 


NGA AY KIA NG BEE عَنَّيَحَيَى‎ Aa ااا کے قال‎ 


ر 


عو 


MAN اسَتَعَجَلَنَا‎ | ANA دمع جَلبَة رجا کماص‎ la saga عليه‎ Ajay 
| er 3 AS NUSA LAS ANAS ا داد‎ KESHE 


599. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya ia berkata, "Ketika kami 
shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau mendengar suara gaduh orang- 
orang. Maka setelah selesai, beliau bertanya: "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, 
"Kami tergesa-gesa mendatangi shalat." Beliau pun bersabda: "Janganlah kalian berbuat 
seperti itu. Jika kalian mendatangi shalat maka datanglah dengan tenang, apa yang kalian 
dapatkan dari shalat maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah." 


Bab: Larangan tergesa-gesa menuju shalat namun hendaklah berjalan dengan 
tenang dan perlahan 


- 


PE ANE BA سعيد‎ bê NG بنا ي ذب قال‎ NIS قال‎ 3; AS Was 
Ana Aa Se 


ا 


A 2 


SA ولا رعو‎ JG ESL, NG saba YAN) قال‎ 


s 
A A 


قَصلوا و Lun‏ 


600. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b berkata, telah menceritakan kepada kami dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan dari Az Zuhri dari Abu Salamah 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar 
igamat dikumandangkan, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan 
dengan tenang berwibawa dan jangan tergesa-gesa. Apa yang kalian dapatkan dari shalat 
maka ikutilah, dan apa yang kalian tertinggal maka sempurnakanlah." 


E 


Bab: Kapan sebaiknya jama'ah berdiri ketika melihat imam saat dikumandangkan 
igamah 


MEI BNN AS يی بنا ي‎ PAN ل‎ ea SARA 


عَنَأَبِيدِكَالَكَالَرَ ARE GEN LAN Jah‏ قِبمَتٌ SEN NYAN‏ روني 


601. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam berkata, Yahya bin Abu Katsir telah menulis kepadaku surat dari 
'Abdullah bin Abu Oatadah dari Bapaknya berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika igamah telah dikumandangkan maka janganlah berdiri hingga kalian melihat 
aku." 


Bab: Tidak berdiri tergesa-gesa untuk menunaikan shalat namun hendaknya berdiri 
dengan tenang dan perlahan 


LA Pari 


SEA ET a عَنَيَحَيَى‎ e Asas 


TA 


ES ANE قِيِمَتٌ الصَّلَاةَلَاتَقو موا حى ترو يو‎ SAS) da sap Aen 


602. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika iqamah telah dikumandangkan maka janganlah 
berdiri hingga kalian melihat aku, dan hendaklah kalian melakukannya dengan tenang." 


Bab: Apakah boleh keluar dari masjid saat shalat didirikan karena satu alasan 


EDA a اهيبن‎ Aran USAI 


LA 
- 


KANA PA وَكَدَأَقِيمَتٌ‎ sé peas Gale yo NG P Sea 
Cetak BA NA HAN 16 PENS, D PSA 


Las Lean LA 
603. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari 
Abu Hurairah, bahwa suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar sementara 
iqamat sudah dikumandangkan dan shaf-shaf sudah diluruskan, hingga ketika beliau telah 
berdiri di tempat shalatnya dan kami menunggunya untuk segera takbir, beliau berlalu 
sambil berkata: "Tetaplah di tempat kalian." Maka kami tetap berdiri di tempat semula 
hingga beliau kembali kepada kami dengan kela basah karena sebab mandi." 


Bab: Jika imam mengatakan, "Tetaplah pada tempat kalian" hingga dia kembali, 
maka tunggulah 


KERATIN 2G A NE LA USS JA سف‎ ny امد‎ 5364 Was Wis > 
MEN ye ج رسو‎ AA e EN SS EE BANGKA 


anda Abi RAN ala JENG ُنب‎ Sei 


604. Telah menceritakan kepada kami Ishag berkata, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Az Zuhri dari 
Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah berkata, "Suatu hari iqamat sudah 
dikumandangkan dan orang-orang sudah merapikan shaf-shaf mereka, lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam keluar dan maju ke depan untuk memimpin shalat padahal 
waktu itu beliau sedang junub. Beliau lantas berkata, "Tetaplah di tempat kalian." Beliau pun 
kembali ke rumah untuk mandi dan datang kepada kami dalam keadaan kepalanya basah, 
kemudian beliau shalat bersama mereka." 


Bab: Ucapan seseorang: "Kami belum shalat" 


FIRE SAMA Ps AE, :يكين‎ ANE ASI 


BIS uÁ NGANG Ae IK الطاب یو‎ ki اَم‎ das GAN 


Ss. 


Kamen NJAGANI ab a NG HE LE کی‎ PA 


Á 5 


Ii mah ِي‎ PN Ang Lg بُطْحَانَ‎ lela sal SANI 
DAU ASIAN 


605. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya berkata, Aku mendengar Abu Salamah berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Jabir bin 'Abdullah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam didatangi oleh 
'Umar bin Al Khaththab saat terjadinya pernag Khandag. Umar berkata, "Wahai Rasulullah! 
Demi Allah, aku belum melaksanakan shalat 'Ashar kecuali setelahg Matahari hampir 
tenggelam. Dan itu ketika orang-orang yang berpuasa telah berbuka!" Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun bersabda: "Demi Allah, aku juga belum melakasanakannya." Kemudian 
beliau turun menuju aliran air (sungai), dan aku ikut bersama beliau. Belau lalu berwudlu 
dan shalat, yaitu shalat Ashar setelah matahari terbenam. Kemudian dilanjutkan dengan 
melaksanakan shalat Maghrib." 


Bab: Bila imam ada kepentingan di luar setelah igamah dikumandangkan 


w 


DEt يز‎ Aé CENTER ENE sb AL UNO Per حَدَّكْمَااً‎ 
AE AE la al LAN قِيمَتٌالصَّلَاةوَ‎ SIA 
حَاءَالقَوَمُ‎ AN 


606. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Abdullah bin 'Amru berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
'Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik berkata, "Pada suatu hari ketika igamat sudah 
dibacakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masih berbicara dengan seseorang di sisi masjid. 
Beliau belum juga melaksanakan shalat hingga sebagian para sahabat tertidur." 


Bab: Berbicara setelah iqamah dikumandangkan 


LA Â و‎ 


SANL 00 A ر کہ‎ NGT 57 LO, ING Ñ م‎ ANG ر يم‎ 
JNE قال 3 ميد قال‎ ES as ليد قال‎ IE Ga 


2 ing an CB ر‎ ANG - Gs 
24 > Pd 2 2 7 a Ka sen 272 و‎ at 
MEN Ja AN الصّللاة عرض‎ si قال‎ A lie, PAS NASA 
AT < 2. A MEA PPA 4 0 

PMN وَسَلْمَرَجْلفَحَبْسَهُبَْعْدَمَاأْقِيِمَتٌ‎ 
607. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid berkata, "Aku 
bertanya kepada Tsabit Al Bunani tentang seorang laki-laki yang berbincang-bincang setelah 
igamat dikumandangan. Maka ia pun menceritakan kepadaku dari Anas bin Malik ia berkata, 
"Ketika iqamah telah dikumandangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dihampiri oleh 
seorang laki-laki hingga menghalanginya dari menunaikan shalat." 


Bab: Wajibnya shalat berjama'ah 


AI hi عر أبي شر ير‎ ANGE MANUE ئ يو سف قال‎ NE Gi 


- 2 2 4 


NA ME PE ASUNGA DARA 
Pong NE 225 Pera ea SÍ Td 23 


AA‏ عرو 


A AA 6 A Jen A a a a A GA Dang aana Nk 


608. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
sungguh aku ingin memerintahkan seseorang mengumpulkan kayu bakar kemudian aku 
perintahkan seseorang untuk adzan dan aku perintahkan seseorang untuk memimpin orang- 
orang shalat. Sedangkan aku akan mendatangi orang-orang (yang tidak ikut shalat 
berjama'ah) lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, seandainya seseorang di antara kalian mengetahui bahwa ia akan memperaleh daging 


N 


yang gemuk, atau dua potongan daging yang bagus, pasti mereka akan mengikuti shalat 'Isya 
berjama'ah." 


Bab: Keutamaan shalat berjama'ah 


AT MA ع دون 2 مودي 44 ه در كور عو‎ AN ZRNE LA aa AA La 
KAA صل‎ ANU gand gas أخَبرنامَالِكْعَنّنَافِجعَنَعَبَّد اللَهبْنِ‎ Sa UAS 
ا‎ usa 4 جو سل‎ aa RA نه‎ ang ع وي انز‎ ANG و كر‎ 
aya عشر‎ Dgn MANG تفض ل صلا‎ AE aso وَسَلم قال‎ 
609. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Shalat berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan 
dua puluh tujuh derajat." 


- 
د رو A‏ 25 


A 2 Pa M IM 
2 Îî2 > 25 » 5 222 1 A 2 E RDA ak ا‎ MANG 


- 2 - 2 Be Maa LANANG A an E. و و‎ Ten ر‎ AASF س‎ 2A? 

AJE Dona اله ع ليه وَسَلمَ يقو ل صَلاة الجَمَاعَةُ تفضل صَلاة الف‎ as 
4 
253 


610. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepadaku Ibnu Al Had dari 'Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id 
Al Khudri, bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalat 
berjama'ah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua puluh lima derajat." 


LA 


TE ge NENG IS AGA Ga NG Ja S3 ga ga IS 


Te Ahh AN ل ار و‎ Duh Tag Pen BING sl s ANG A ماه‎ 
جلف الجَمَاعَةِ تضعف على‎ Ne ka HA الله‎ Jo يق ول قال رسو لاله‎ Ea PU سيعت‎ 
ZF A 356 


A 
- Tka A aho ا 222 ور‎ ak كن کو اد 9 ل اس‎ A د حيرو دمي ر‎ 
Pa - -$ و را م و و 2 راس - 4 7 و‎ ng 2 
AAN hi pat حط‎ gi BESI يط حَطوٌ‎ ALN a المسجدلايخر‎ 
ii > BA La - A pa 


1 5 Lak Pa 0 MUANI ERUN DAR Ty sia atai Ae LAA 
AEAEE, ATAN AA تَرَلَ‎ 
SARA 


611. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, aku 
mendengar Abu Shalih berkata, Aku mendengar Abu Hurairah berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalat seorang laki-laki dengan berjama'ah dibanding 
shalatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama (dilipat gandakan) pahalanya dengan dua 
puluh lima kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudlu dengan menyempurnakan 
wudlunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk 
melaksanakan shalat berjama'ah, maka tidak ada satu langkahpun dari langkahnya kecuali 
akan ditinggikan satu derajat, dan akan dihapuskan satu kesalahannya. Apabila dia 
melaksanakan shalat, maka Malaikat akan turun untuk mendo'akannya selama dia masih 


berada di tempat shalatnya, 'Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia'. Dan seseorang 
dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia menanti palaksanaan 
shalat." 


Bab: Keutamaan shalat Shubuh berjama'ah 


Z - (aura 


KE F sea Ba ANA see SASARAN NGG NE IA KN كر نا‎ KELAS ASI 


IM 
2 


NATA e Mena 2 LA 


A 


APN IRG IBU SUS 51 Aa AS 


Â Wi 8 ra, A‏ م و 


» 7 TE Z 2۸۶ رر‎ PENAT e 22م‎ | WA 
NGGE وَحَدثني ناف‎ Laman (إِنَقرَآنَالْمَجْرِكَانَمَشْهُودًا) ة قال‎ sal و‎ SEE MIS 
A امسج‎ 


Ak < 4‏ ا 7 9 
7 قال سبع وء شر ينرجه 


612. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dan 
Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalat berjama'ah lebih utama dibanding shalatnya 
salah seorang dari kalian dengan sendirian dengan dua puluh lima bagian. Dan Malaikat 
malam dan Malaikat siang berkumpul pada shalat fajar." Abu Hurairah kemudian berkata, 
"Jika mau silahkan baca: '(Sesungguhnya shalat fajar disaksikan (oleh para Malaikat) ' (Qs. Al 
Israa: 78). Syu'aib berkata; telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar ia 
berkata, "(Shalat berjama'ah) dilebihkan dengan dua puluh tujuh derajat." 


A 2 


CAN SA NGGAM aki aa A NA 


(5 
K 
ما‎ 
F 
CA 


A 


NT أَغْصَبَّكَ قَقَالَ‎ KAT An ng SAS Ms 
bag ska? سیا إلا اب د‎ aas 


613. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada 
kami Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, aku mendengar 
Salim berkata, "Aku mendengar Ummu Darda' berkata, " Abu Darda' datang menemuiku 
dalam keadaan marah. Aku lalu bertanya kepadanya, 'Apa yang membuatmu marah? ' Maka 
dia menjawab, "Demi Allah, tidak ada yang aku kenal dari umat Muhammad kecuali bahwa 
mereka selalu shalat berjama'ah." 


A 4 
A & A i, 2 «2 


ا دی DEKAN PAS JG YANG‏ ید بن عبد اله ANE BN‏ قال قال 


KAJAK sapa PASANG Ay Kk Ala gal LAN 
م‎ SE Ahasia AIA AS 


614. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul 'Ala berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Usmah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata, 


"Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Orang yang paling banyak mendapatkan pahala 
dalam shalat adalah mereka yang paling jauh (jarak rumahnya ke masjid), karena paling jauh 
dalam perjalanannya menuju masjid. Dan orang yang menunggu shalat hingga dia 
melaksanakan shalat bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan 
shalat kemudian tidur." 


Bab: Keutamaan segera melaksanakan shalat Zhuhur 


00 a ےو‎ 54 - (ae a 57 ر ص و‎ 0 ARA و‎ PEDADA 
RAN ANN عمالو ڪن مي مولا ي يکر بن عبد ال نع نأي‎ anis Esa 


A NGANAN عليه نومار جلي مشي بطر يقو‎ ANA سولاك‎ 
الشَّهِيدُفي‎ SA sbagai 55 sasa PLAN JGA AS Pa 
MAT PEN AAN PI SAN SANGU ap ÉN KIES Jana 
GIA PN AN piaga gelas a AE aNG sada 3 


615. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Sumayya mantan budak Abu 
Bakar bin 'Abdurrahman, dari Abu Shalih As Saman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika seorang laki-laki berjalan pada suatu jalan dan 
menemukan dahan berduri lalu ia membuangnya maka Allah menyanjungnya dan 
mengampuni dosanya." Kemudian beliau bersabda: "Orang yangmati syahid itu ada lima; 
orang yang mati karena penyakit kusta, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati 
kerena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan dan orang yang terbunuh di 
jalan Allah." Beliau melanjutkan sabdanya: "Seandainya manusia mengetahui apa (kebaikan) 
yang terdapat pada adzan dan shaf awal, lalu mereka tidak dapat meraihnya kecuali dengan 
cara mengundi tentulah mereka akan mengundi. Dan seandainya mereka mengetahui apa 
yang terdapat pada bersegera menuju shalat, tentulah mereka akan berlomba-lomba. Dan 
seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada shalat 'Atamah (shalat 'Isya') 
dan Shubuh, tentulah mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak." 


Bab: Mengharapkan pahala dari langkah-langkah kaki 
AZ 0 رر ر‎ ANG goa IA, ML - Ss. 
IEM NA هاب قال‎ PE ا ا وشپ قال‎ 
PEKAN ALAA ENE كم‎ ETS بُو‎ E PALA PARRE NAFS AANE 


- PZA PEA 


TAI SALA a ىق‎ ve PER 
s NG as KEN yaa JA JA éA WA TT ena 


AS انا‎ Pte IIS KAN معو‎ Nana LAN IS ول‎ 


wé 


و 


aa aa A blai 


616. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami 
Humaid dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Wahai 
Bani Salamah, tidakkah kalian mengharap pahala dari langkah-langkah kalian?" Mujahid 
ketika menerangkan firman Allah: '(Dan Kami menuliskan apa yang mereka kerjakan dan 
bekas-bekas yang mereka tinggalkan) ' (Os. Yasin: 12) mengatakan, "Yakni langkah-langkah 
mereka." Ibnu Abu Maryam berkata: telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub telah 
menceritakan kepadaku Humaid telah menceritakan kepadaku Anas ia berkata, "Bani 
Salamah pernah berkeinginan untuk pindah dari tempat tinggal mereka dan mendekat 
dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
memperkenankan mereka mengosongkan Madinah dengan bersabda: "Tidakkah kalian 
mengharap pahala dari langkah-langkah kalian?" Mujahid berkata, "Langkah-langkah mereka 
adalah bekas-bekas perjalanan mereka di muka bumi ketika berjalan dengan kaki mereka." 


Bab: Keutmaan shalat 'Isya' berjama'ah 
NG Pee AA TES 6 PENIS I6 SAI sak TE AN CAN 
نكو وما‎ BAL NG ENG كص‎ Asst en SA 
BATA HENNA PAT YA PA AAA ES Siu 
SAI AN SAT 


617. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh berkata, telah telah menceritakan 
kepada kami Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, telah 
menceritakan kepadaku Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak ada shalat yang lebih berat bagi orang-orang Munafik kecuali 
shalat shubuh dan 'Isya. Seandainya mereka mengetahui (kebaikan) yang ada pada keduanya 
tentulah mereka akan mendatanginya walau harus dengan merangkak. Sungguh, aku 
berkeinginan untuk memerintahkan seorang mu'adzin sehingga shalat ditegakkan dan aki 
perintahkan seseorang untuk memimpin orang-orang shalat, lalu aku menyalakan api dan 
membakar (rumah-rumah) orang yang tidak keluar untuk shalat berjama'ah (tanpa alasan 
yang benar)." 


Bab: Dua orang atau lebih sudah cukup untuk mendirikan shalat berjama'ah 
S BA agé SONN ÉS Ng aa, GA NGALA 
ba گے‎ LAN na peak ya ار 1 رر‎ 
وکیا کر کا‎ AKA JNE gas NING a PAN AN aa 


618. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai' berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hadzdza' dari Abu 
Oilabah dari Malik bin Al Huwairits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Jika telah datang waktu shalat maka adzan dan igamatlah, kemudian hendaklah yang 
mengimami shalat adalah yang paling tua di antara kalian berdua." 


Bab: Orang yang duduk di dalam masjid menunggu pelaksanaan shalat dan 
keutamaan (berdiam di) masjid 


AN هْرَيَرَةَأَنَّرَسُولَاللَوَصَلَ‎ An مالك عَ نأي‎ kak si عبد ال ب‎ Sa 

95 Z 5 Pd ا 7 ر‎ WASA Sa NA ر و رر‎ 

Na NANG pipin ah aga jas Kara 
4 7 ZA = 

MAN II AÉ ك الصَّلا ةتَحَبِسْذْلَا عه أن‎ LAGUe SA 3 


619. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az Zanad 
dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Para Malaikat berdo'a untuk salah seorang dari kalian selama dia masih pada posisi 
shalatnya dan belum berhadats, 'Ya Allah ampunilah dia. Ya Allah rahmatilah dia'. Dan 
seseorang dari kalian senantiasa dihitung dalam keadaan shalat selama dia menanti 
palaksanaan shalat. Dimana tidak ada yang menghalangi dia untuk kembali kepada 
keluarganya kecuali shalat itu." 


benak Naa Penang; rê aé A NGA JL AA SI 


LA 


NIS sah San gái ANPE Ag NE ka 


A 


ooo pama SENAR je 554355 LES SALE 
- Sala z A Kiu A PTP A TANG E (NON, 
ف اللّْهَوَّرَ جل تصَدقّ‎ Vig a Gemu OPS 


AE US CABE ENEC NE 5 BSN D 


620. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Bundar berkata, telah 
menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku 
Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah 
pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya; pemimpin yang adil, seorang 
pemuda yang menyibukkan dirinya dengan 'ibadah kepada Rabbnya, seorang laki-laki yang 
hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah; 
mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang 
diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, 'Aku takut 
kepada Allah', dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan 
kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang laki-laki 
yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena 
menangis." 


TAN aS ٤ KA AN AS يهال‎ 
var Kem, San aa ANAN ا‎ 


2 رر ر عي‎ ax 


sA Eu NG NGE NGGE 


5 


(O ... 


A 


621. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari Humaid berkata, " Anas bin Malik ditanya, 'Apakah Rasulullah ada 
mengenakan cincin? ' Maka dia menjawab, "Ya. Beliau pernah mengakhirkan shalat Isya 
hingga pertengahan malam, kemudian selesai shalat beliau menghadap ke arah kami seraya 
bersabda: "Manusia sudah selesai shalat dan tidur, sementara kalian akan senantiasa dalam 
hitungan shalat kalian menunggu pelaksanaannya." Anas bin Malik berkata, "Sungguh saat 
itu aku melihat kilau sinar cincin beliau." 


Bab: Keutamaan orang yang pergi ke masjid baik pagi maupun sore hari 


000 2 272 بي‎ ° { A ا 53 وه يك اد ع و دع‎ AK 57 للم‎ ANGEL 
Ali NG ii Pata MASA a يز‎ SAS اله قال‎ EN حدتما‎ 


A 


AN 2 -AWZ AU 22 و‎ AG AN anu ر ےو‎ Ona 
KAN المج دو‎ IE AJE GAN صل‎ ES Rae ng بن‎ ai iji 
an Abs, Pd “4 
CASE لمن‎ DAA 


622. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mutharrif 
dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Barangsiapa datang ke masjid di pagi dan sore hari, maka Allah akan 
menyediakan baginya tempat tinggal yang baik di surga setiap kali dia berangkat ke masjid di 
pagi dan sore hari." 


Bab: Jika igamat sudah dikumandangkan maka tidak ada shalat melainkan shalat 
fardlu 


Men AKA اهِيْبَنْسَعْدِعَنَأبِيِوِعَنَ‎ AN CSS َد ال قال‎ ya PAN ESA 


A Pa 


Aas SE NE SAS جُلِكَالَ حو‎ prir PaE AN GEA Panjar بن مَالِكِابْنِ‎ 


ANG Fana 159. NG 2‏ يسا aah‏ مسر ره 2م رام LK‏ يري ركم ور 


A 


4 


57 A 0 0 1 "3 4 و‎ A2 GAN & # 5 z ? IAS 
KE EAE NA E ENEA E لمك‎ 


y 


Pd 21 A 4 ad G Pd g 4 A 4 » “7 2 2 w AA. 7 5 ۶ 
AE ENI SALA الله صل‎ gan ga SS ر‎ AN أقِيمَتٌ‎ 
g 


KES ور‎ A “24 AN و ل عم لك‎ A ا ر مم كم ر # ور كو لك‎ 
JG Ma pasang ES pal La 3 el sa Je NU رسو‎ 


9. 9 


و 2 275 5-5 2 و .5 5 مر 64 مهم ,8 2 
ابْنْإِسَحَاقَ عَنْسَعَدِعَنَ حَفْصعَنّ عَبَّد الله ابن Mae ahi yi Mad Gi AS SEE Ganas‏ 


623. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Bapaknya dari Hafsh bin 'Ashim dari 'Abdullah bin Malik 


Ibnu Buhainah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati Rasulullah. 
(dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman -yakni Ibnu Bisyr- 
berkata, telah menceritakan kepada kami Bahz bin Asad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'd bin Ibrahim berkata, aku 
mendengar Hafsh bin 'Ashim berkata, aku mendengar seorang laki-laki dari Al Azdi yang 
dikenal dengan Malik Ibnu Buhainah berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah melihat seorang laki-laki shalat dua rakaat padahal igamah telah dikumandangkan. 
Setelah selesai shalat, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Apakah 
kamu shalat Shubuh empat rakaat? Apakah kamu shalat Shubuh empat rakaat?" Hadits ini 
dikuatkan oleh Ghundar dan Mu'adz dari Syu'bah dalam riwayat Malik. Dan Ibnu Ishag 
berkata dari Sa'd dari Hafsh dari 'Abdullah bin Buhainah. Dan Hammad berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Sa'd dari Hafsh dari Malik." 


Bab: Batasan sakit untuk (tidak) menghadiri shalat jama'ah 


ر ر عومد وام وداه 2 A. A‏ لاه 0 Tas Du a 3, Q‏ و si NG‏ 
حَدثتاعمَر ب نُْحَفْص بّنغيّاث قال حَدثنى| ب قال SAS‏ الا عمش Jen AN ea SIS‏ كنا 
ba e 1 75 pd‏ 4 


gA 21 zaari le <f (an Te AN GE KEN AAA z z‏ ر 
عِنْدَعَايِشَهَرَضِيَ LEK GAN E EN‏ الصَّلاقَوَ yana ANE Wala‏ اللُوصَل 
21244 ا to.‏ و ی (aa 3 Ta? : - A 24 Pera ea rc 2 ea‏ 
Da eNA ga AA ya‏ فيه فَحَصَر ت JER Si AI B3 NAN‏ 
A -, a A - ANG TA -‏ 

20 NG SE a BA ea و ا‎ a 
بالاو أعادقأعادوالةقأعادالتالتة‎ ka أن‎ ia SR SI جل أسيف‎ 5 SESI 

4 7 ba Pi Z bad 7 KA A 75 Z 14 
PA Ps A 


keba Aka SANG ALE SAN اجب یو سف مرو‎ ge A I 


A 


pd 


As AG - اله‎ ú 3 212 sii ر کا‎ ANA. WASIT 275 ار‎ ATT 
ومن لوجع رادابو‎ Ana نفسوجقةفخرٌَ ج ادى بين جلين بي 5 ل‎ iya a لله‎ 
و‎ Z 2 z 4 PA - P 2 و‎ 
4 4 r Z EA A e w 7 g a 5 Ta ee ع اس‎ - 
T7 ANI WA A شه‎ SIS 224472 سے إو‎ -2% MN-2 NGA? - 
نك غا به حتی س إلى جنبوقیل‎ Ola yank لبي صا الله‎ la فَأوَّمَا‎ 3 | S 
2 


7 داواي وم د‎ NIP ا وس ور ؟‎ E ر وک 739 و‎ Laki 
IN san بِصَلَاتِهِوَالنَّاسٌ‎ jan بكر‎ pakan gas الله‎ SS SN 
Pa RSA 7 = 


1 


PARA : Aa -, 0‏ وعو LAM‏ و دور مم اق er‏ ره ب ALLA‏ وه ر ا £ 2 
أ ی جکر قَقَالَبرَ Sal‏ رَو 3 rar KENA‏ : 
بي بحر فقال بر اسو نعم رو اهبو 5او دعن شعبه عن الا عمش garan‏ زا5 ابو Sepa yaa‏ 


Pd‏ نين 


624. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats berkata, telah 
menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 
Ibrahim dari Al Aswad berkata, "Kami pernah bersama 'Aisyah ketika kami menceritakan 
tentang masalah menekuni shalat berjama'ah dan mengutamakannya. Maka Aisyah pun 
berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang sakit yang membawa pada 
ajalnya, waktu shalat tiba dan dikumandangkanlah adzan. Beliau lalu bersabda (kepada para 
isterinya): "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat bersama orang-orang." Lalu 
dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya Abu Bakr adalah orang yang lemah dan mudah 
menangis (saat membaca Al Our'an). Dia tidak akan mampu menggantikan posisi Tuan untuk 
memimpin orang-orang shalat." Beliau kembali mengulangi ucapannya, dan mereka juga 
memberi jawaban yang sama. Hal itu terus berulang hingga tiga kali, akhirnya beliau pun 
bersabda: "Kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf! Perintahkanlah Abu Bakr agar memimpin 


shalat." Maka keluarlah Abu Bakr memimpin shalat jama'ah. Beliau kemudian merasa agak 
segar badannya, sehingga beliau keluar ke masjid dengan diapit oleh dua orang, seolah aku 
kedua kaki beliau menyentuh tanah karena sakit. Melihat kehadiran beliau, Abu Bakar 
berniat untuk mundur namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencegahnya dengan isyarat 
agar ia tetap pada posisinya. Kemudian beliau di dudukkan di sisi Abu Bakar." Dikatakan 
kepada Al A'masy, "Apakah beliau shalat kemudian Abu Bakar shalat mengikuti shalatnya 
beliau, dan orang-orang shalat dengan mengikuti shalatnya Abu Bakar?" Lalu Al A'masy 
menjawab 'Ya' dengan anggukkan kepalanya." Abu Daud juga meriwayatkannya dari Syu'bah 
dari Al A'masy sebagiannya, dan Abu Mu'awiyah menambahkan, "Beliau shalat dengan 
duduk di sebelah kiri Abu Bakar, sementara Abu Bakr shalat dengan berdiri." 


kera‏ ود AA‏ - وو وو A‏ و مه د 


ANAKE GAES SRS, Pake ba PI BU AS ل‎ ANG 


TAN GA - 


ENENG واو اساد‎ PAM Para baja Byun Kg 


ISA J+ 3 Saga Kn Yee 2 به ا ر‎ 
A 


BIN as  Ja JING Ma AE ڏل كَل ن‎ ET ميد ا‎ 
aii a RAGAH 


625. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin 
'Abdullah berkata, 'Aisyah berkata, "Ketika sakit Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semakin 
parah dan berat, beliau minta izin kepada para isterinya untuk dirawat di rumahku. Lalu 
beliau pun diizinkan. Beliau kemudian keluar dengan dipapah oleh dua orang laki-laki 
sementara keduan kakinya berjalan di tanah. Kedua laki-laki itu adalah 'Abbas dan seorang 
lagi." '"Ubaidullah berkata, "Apa yang dikisahkan oleh Aisyah itu kemudian aku ceritakan 
kepada 'Abdullah bin 'Abbas, maka dia pun berkata kepadaku, "Tahukah kamu, siapakah 
lelaki lain yang tidak disebutkan namanya oleh 'Aisyah itu? ' Aku jawab, "Tidak." Ibnu Abbas 
berkata, "Dia adalah 'Ali bin Abu Thalib." 


Bab: Rukhshah (keringanan) untuk shalat di kendaraan masing-masing bila terjadi 
hujan atau sebab lainnya 


< 


A 


$ ص سس سه‎ SANG A 4 ر رار‎ 
PU NG Nigt OVANEN TEALA 


A 


107 < 4 77 DNA da جا‎ 2 Baz 
SEE S GIA گانَ‎ BEM pe NG Pa lol AYÉ 
A PA 


w A A 0 

Je Aol ANI i بَرَدِوَمَطر‎ 

626. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 

kepada kami Malik dari Nafi', bahwa Ibnu 'Umar pernah mengumandangkan adzan pada 

suatu hari yang dingin dan berangin. Kemudian ia berkata, "Shalatlah di tempat tinggal 

kalian." la melanjutkan perkataannya, "Jika malam sangat dingin dan hujan Rasulullah 

shallallahu “alaihi wasallam memerintahkan seorang mu'adzin untuk mengucapkan: 
"Hendaklah kalian shalat di tempat tinggal kalian." 


LA 


SOE SIGN gs Nga gara مَالكعَن ابن ش هاب‎ AE Ine Si 


مَالِكِ sa 3S‏ هو AE‏ و IE‏ رسو لاله صل LE‏ سم يار شولا اتو 
Z 3 2‏ 0 


CS 


ATAS ARUS ena pa Sai 
لے‎ z م ت‎ 2 A ga ا‎ TA An asa A ر هورم‎ 
a فيدر سو‎ kebaya SAI EGA Lê NING a IL A 
das 


627. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ibnu Syihab dari Mahmud bin Ar Rabi' Al Anshari bahwa 'Itban bin Malik selalu menjadi 
imam shalat bagi kaumnya. Dan pada suatu hari dia berkata kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sering terjadi malam yang gelap gulita dan jalanan becek 
sedangkan aku orang yang sudah lemah penglihatan. Untuk itu aku mohon shalatlah Tuan 
pada suatu tempat di rumahku yang akan aku jadikan tempat shalat. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya di rumahnya. Beliau lalu berkata: "Mana tempat 
yang kau sukai untuk aku shalat padanya." Maka dia menunjuk suatu tempat di rumahnya, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian shalat pada tempat tersebut." 


Bab: Bolehkah imam memimpin shalat hanya dengan orang yang sudah hadir dan 
apakah imam menyapaikan khutbah jum'at ketika turun hujan 


NE e‏ و ردقال KE SAS‏ عبد Nona‏ يَادِيّكَالَ 
A3 Séba‏ تْقَالَ SANE IA GA AA EA Bot HM‏ 
Aas se pena‏ بع Kaga S SE NG ES‏ 
Jaa panah‏ يي PA gana Dasa SA‏ جڪموَعَن 
کاو عن عاص NE AE‏ عباس AS TEKS ENI SE‏ 
ڄيو وَكَدُو AS S S AS A‏ 


628. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Hamid sahabatnya Az Zayadi, ia berkata, aku mendengar 'Abdullah bin Al Harits 
berkata, "Pada suatu hari ketika jalan penuh dengan air dan lumpur akibat hujan, Ibnu 
'Abbas menyampaikan khuthbah kepada kami. Saat mu'adzin mengucapkan 'Hayya 
'Alashshalaah' (Marilah mendirikan shalat) ia perintahkan kepadanya untuk mengucapkan: 
'Shalatlah di tempat tinggal masing-masing'. Maka orang-orang pun saling memandang satu 
sama lain seakan mereka mengingkarinya. Maka Ibnu 'Abbas berkata, "Seakan kalian 
mengingkari masalah ini. Sesungguhnya hal yang demikian ini pernah dilakukan oleh orang 
yang lebih baik dariku, yakni Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan sesungguhnya itu 
merupakan kewajiban ('azimah) dan aku enggan untuk mengungkapkannya kepada kalian." 
Dan dari Hammad dari 'Ashim dari 'Abdullah bin Al Harits dari Ibnu 'Abbas seperti itu. Hanya 


saja ia menambahkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Aku tidak mau untuk membuat kalian 
berdosa, kalian mendatangi shalat sementara lutut kaki kalian penuh dengan lumpur." 


e BEA An 535 بير اهم قال‎ AAS 


A 


PONATIS AA SAHAN Keran ا ار‎ 
ده‎ 2 Besi Fan GAN ia Ta ANG 


629. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Sa'id 
Al Khudri (tentang Lailatul Oadar)." Ia lalu menjawab, "Pada suatu hari ada banyak awan 
(mendung) lalu turun hujan lebat hingga atap Masjid menjadi bocor oleh air hujan. Waktu itu 
atap masih terbuat dari daun pohon kurma. Ketika shalat dilaksanakan, aku melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sujud di atas air dan lumpur hingga tampak sisa tanah 
becek pada dahi beliau." 


كال IN ES EKA SAS‏ برسم MEA ea‏ ىمالك يفول قال جين 
ا Aa asa Gs PA‏ 
arai ba ja JNE‏ سح Jon Ji IBU sahé bah pai b‏ 
IE‏ و لادی LAN la‏ صل EES AEN LAN ala AA‏ 


630. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Sirin berkata, aku mendengar 
Anas bin Malik berkata, "Seorang laki-laki Anshar berkata, "Aku tidak dapat shalat bersama 
Tuan." Lelaki tersebut seorang yang besar badannya. Dia menyiapkan makanan untuk Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dia mengundang beliau datang ke rumahnya, kemudian dia 
menghamparkan tikar dan memercikinya dengan air untuk beliau gunakan shalat. Setelah itu 
beliau shalat dua rakaat di atas tikar tersebut." Seorang lelaki dari keluarga Al Jarud berkata 
kepada Anas bin Malik, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tadi melaksanakan shalat 
Dluha?" Anas bin Malik menjawab, "Aku belum pernah melihat beliau mengerjakannya 
kecuali pada hari itu." 


Bab: Jika makanan dihidangkan sementara shalat sudah dikumandangkan 

igamatnya 
KIA صل‎ AN EA KEL BASE PN عه شام قال‎ LAS PEN ON دام دگ قال‎ 
لَعَشَاءِ‎ A با‎ PALI WA قيمَتٌا‎ Sei 


631. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Hisyam berkata, telah menceritakan bapakku kepadaku, katanya: "Aku 
mendengar 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata,, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: "Apabila makan malam sudah dihidangkan sedangkan shalat jama'ah sudah 
dibacakan igamatnya, maka dahulukanlah makan". 


TAA A 44 2 KK - Ta a 4 KA Pd A 0 255 Als z < 2 2 ےچ‎ 
r: 
4 


1 DAT 4 w sr 5 + هوم‎ 
PE SN A ka ia JANGGAN yda PANE 
2 | A A 


632. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radliallahu "anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Apabila makan malam sudah dihidangkan, maka 
makanlah terlebih dahulu sebelum kalian melaksankan shalat Maghrib. Dan janganlah kalian 
tergesa-gesa dalam menyelesaikan makan kalian". 


7 4 ALAZ - 4 Pa 2 Gian 22 
Je ANG قال قال‎ LE N افع‎ EA aii HAN E 
A A A 
Kar بِالْعَسَاءِ ِوَلَايَعْجَلْ حى يَف‎ 23363 Sania ase ; Melasa 
اءهَالْإِمَاموَكَالَ‎ PL 56 sa Tag AAN كن‎ eren NG 


A Z Â? وم‎ 


,2 2 222247722 م هم PARA‏ وا م وام TA‏ تر عر 
زهي رو و هب عتما عنمو سی ب Iga Gan án Je LANJEIE aé - EN GE BE AS‏ 
(22n A ra A RAE‏ مي ,02 Azz‏ وار 2 و 
إا گا ا دكم SIS A aks Jaa Sean Ya‏ اهيبن 


PL 2 z د‎ 
PA SAN a gahi 


633. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah dari 'Ubaidullah 
dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu berkata,; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: "Apabila makan malam seseorang dari kalian sudah dihidangkan sedangkan 
shalat sudah didirikan, maka dahulukanlah makan malam dan janganlah tergesa-gesa hingga 
dia menuntaskannya". Ibnu 'Umar juga pernah dihidangkan padanya suatu makanan 
sedangkan shalat sedang dilaksanakan, namun dia tidak mengikuti shalat tersebut hingga 
selesai, padahal saat itu dia juga mendengar bacaan imam. Berkata Zuhair dan Wahab bin 
'Utsman dari Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu "anhu berkata,: Telah 
bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Apabila seseorang dari kalian sedang makan 
janganlah dia tergesa-gesa hingga dia menyelesaikan kebutuhan (makan) nya sekalipun 
shalat jama'ah sedang dilaksanakan". Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Al Mundzir dari Wahab 
bin 'Utsman, dan Wahab adalah penduduk Madinah. 


Bab: Jika imam dipanggil untuk memimpin shalat sementara di tangannya masih 
ada makanan 


TE 


AAA BA Spa PIA ERA یز‎ NE SAS 


A 


- A 
عر دمع راع‎ 


der 72 812 PSA ala sala و عله‎ AN اللەس‎ PRA GA Ahn 


ui AA ena PEREKA 


634. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim dari Shalih dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya 
Ja'far bin 'Amru bin Umayyah bahwanya bapaknya telah berkata; "Aku pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memakan daging paha lalu memotongnya. Kemudian 
beliau diserukan untuk shalat. Maka Beliau berdiri lalu meletakkan pisau kemudian shalat 
tanpa berwudlu' lagi". 


Bab: Orang yang sedang ada pekerjaan pada keluarganya lalu shalat didirikan maka 
dia keluar untuk shalat 


4 


Sun MEE NA PEENE a GAST 
ó PANAS ang KE An sad EN لَب‎ 
MANIA AAN 


635. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad 
berkata, "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah tentang apa yang dikerjakan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika berada di rumah. Maka 'Aisyah pun menjawab, "Beliau selalu 
membantu keluarganya, jika datang waktu shalat maka beliau keluar untuk 
melaksanakannya." 


Bab: Orang yang mengimami shalat berjama'ah, sementara dia tidak ingin kecuali 
hanya untuk mengajarkan tata cara shalat Nabi Shallallahu "alaihi wa salam 


ya SS‏ سی Ea SAS IE Jne ENE‏ قال A PISA‏ قال جاءكامَالك بن 

7 A 6 ERA a يع‎ Tt 2 Pk ر‎ 2 
صل الله‎ EA AS TEA, Ai, JANG ISA Kami ير‎ SA 
NANA ES شَيَخِنَاهَذَاقَالَوَ‎ ié 3S SE ES 3 aga ا‎ 


Isa E Jian NANA 1153 


636. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Oilabah berkata, " 
Malik bin Al Huwairits datang menemui kami di Masjid kami ini, ia lalu berkata, "Aku akan 
melaksanakan shalat dengan kalian. Dan aku tidak ingin mengerjakan suatu shalat selain cara 


shalat yang pernah aku lihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakannya." Aku pun 
bertanya kepada kepada Abu Oilabah, "Bagaimanakah cara shalat Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam?" la menjawab, "Seperti guru kita ini. Setelah mengangkat kepalanya dari sujud, ia 
duduk sebentar sebelum bangkit di rakaat pertama." 


Bab: Orang yang berilmu dan memiliki keutamaan lebih berhak menjadi imam 
shalat 


ر و و 272 Qa‏ 159 ور ?782 AE R na‏ ومو AN‏ و 74 KE MEI‏ عو ورور Ke‏ 
حَ دتا إِسَحَاقَ دصر قال a‏ عمير قال SAS‏ | بو بر دة 


1 


و 


Z 
- PA - 
i 9 - 2 


ÉLJ AG BARAH ka ANE صل‎ NG AN َنأ ي مُوسَى‎ 


w LA 


4 aA 2... Mn Baar 44 2 2ح‎ AA sE 
hai NGGI قال م و‎ ÉL ea) Sidang 7 قالتعابشة إئە ر جلر قِيقٌ إِذا قَامَمَقَامَكَ لمي‎ 


A 


و 4 

G 4 2 - 

AEA ISMI A ور‎ PPE NG 0 ra AÑ BANK EA EA 0 
فصل‎ gara IE صو ا حب يو سف‎ SE LS SN Gig بالئاس فعادت فقال مر‎ 


Z 
P Pa 
G Pa PAN Pa Z 
و ر‎ LAN DAR AR . gl 
2 صل الله‎ da3 
7 3 7 7 
Pd ر ص‎ ae. 2 22 
P 


637. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada 
kami Husain dari Zai'dah dari 'Abdul Malik bin 'Umair berkata, telah menceritakan kepadaku 
Abu Burdah dari Abu Musa ia berkata, "Ketika sakit Nabi shallallahu 'alaihi wasallam semakin 
parah, beliau berkata, "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat orang-orang." 'Aisyah 
berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lemah (hatinya; mudah 
menangis) jika harus menggantikan posisi Tuan, dia tidak akan mampu untuk memimpin 
shalat bersama orang-orang." Beliau berkata lagi: "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin 
shalat orang-orang." 'Aisyah kembali mengulangi jawabannya. Maka beliau pun bersabda: 
"Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat orang-orang. Kalian ini seperti isteri-isteri 
Yusuf!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mendatangi Abu Bakar dan shalat 
bersama manusia di akhir masa hidupnya." 


A PA G A Z 
Hn AN ود‎ 2 fs و 2 م م‎ A gA NGIBING AA و )ووو‎ 1822 
عرَّوَةَعَنَأبِيهعَنَ عَايِشْة أمّالمؤّمِنِين‎ plan E بن يو سف قال | خير امالك‎ E S 


Pa 


aj اآبا بكر‎ ata ABI ALASAN Je NG رضي الَا اقات‎ 
Z w 27 2 ص 7 ره و ص‎ y Rz 2AA ر‎ ji AEA 
SENI عُمَر‎ gan ia GN إِذَاقامف مَقَامِ كلم مم‎ ag IG 


PRA ر‎ 
bag TG 


e 2 20‏ ج2262 ر ر ص EN AS‏ مره 0 54 و امام ر اس A‏ - 
قات ASS Laai, SSG aiae‏ عُْمَرَ 


ge, Z 2 A A w 
2 وو‎ LA GAN G روا‎ No ل و‎ 3 A KAKI ا‎ T 1ج‎ A Pa und 


TA 


Z 2 س‎ 


A A A w 2 PA 
2? RA “2 7 2 ag 7 274 
[ak Mac YES laa ia IA SAS ENG Jadi مرو اآبا کر‎ 
z 


638. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mikminin, 
bahwasanya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata saat sakit menjelang 
kewafatannya: "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat orang-orang." 'Aisyah berkata, 
"Aku lalu berkata, "Jika Abu Bakar menggantikan posisi Tuan, maka suaranya tidak akan bisa 


didengar oleh orang-orang karena tangisnya. Sebaiknya suruhah Umar untuk memimpin 
shalat orang-orang." "Aisyah berkata, "Aku lalu sampaikan kepada Hafshah, "Katakanlah 
kepada Beliau, Vika Abu Bakar menggantikan posisi Tuan, maka suaranya tidak akan dapat 
didengar oleh orang-orang karena tanagisannya, maka perintahlah Umar untuk memimpin 
shalat orang-orang'. Maka Hafshah pun melaksanakannya. Kemudian bersabdalah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam: "Celakalah kalian!. Sungguh kalian ini seperti isteri-isterinya 
Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat orang-orang." Hafshah kemudian berkata 
kepada 'Aisyah, "Sungguh aku tidak mendapatkan kebaikan darimu." 


SIEMENS ANE PNG BE JNE PTS 


PAG = 


9 ATRAG 


MU NAN NONA [AN وس‎ APA MIA 
; KAN SANG NAN ضفو‎ MN EG, Asas BN da 5 


A 


sané مه‎ OREK Sl و جهو‎ AG قاب‎ hse kisi 2 WAS Á T 
بد لص لالص وراو‎ ae بو بكر عَلَ‎ NANG فك من قرح ولي صل اليه وَسَلَّم‎ 


KA 


BENAR BILANG a a کار‎ a ALAN Ya GAN 
یومەه‎ AG TE, ووس اله‎ -é KN 


639. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik Al Anshari 
salah seorang dari sahabat yang pernah mengikuti, melayani dan mendampingi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Bahwa Abu Bakar pernah mengimami mereka shalat di saat 
sakitnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang membawanya pada kewafatannya. Hingga 
pada suatu hari, pada hari Senin, saat orang-orang sudah berada pada barisan (shaf) shalat, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyingkap tabir kamar dan memandang ke arah kami 
sambil berdiri, sementara wajah beliau pucat seperti kertas. Beliau tersenyum dan tertawa. 
Hampir saja kami terkena fitnah (keluar dari barisan) karena sangat gembiranya melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Abu Bakar lalu berkeinginan untuk berbalik masuk ke dalam 
barisan shaf karena menduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan keluar untuk shalat. 
Namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat kepada kami agar: "Teruskanlah 
shalat kalian." Setelah itu beliau menutup tabir dan wafat pada hari itu juga." 


4 


D 5 Ae MES EL NE SAE per ajaa 


Z 


MAL ERA ip Hae 212A ALA‏ پو کر EAA AN alan Wa‏ و 
ie‏ الاو Na‏ رجا مره علي gendang ng‏ 


s 
tadi 
2 


Said den kaa ale Ye LAN ملم جهنو ص ڪ لتاقو‎ Pyar" AN aa 


4 - و 


4 


AB BO Aa sae PAT MONEE Pat TA‏ رلته یمات 


640. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas bin Malik 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah tiga hari tidak keluar rumah untuk shalat. 
Dan selama itu shalat dilaksanakan dengan Abu Bakar maju sebagai imam memimpin shalat. 
Suatu hari Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam menyingkap tabir kamar dan 
mengangkatnya. Tatkala tampak wajah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sungguh belum 
pernah kami memandang wajah beliau yang lebih menakjubkan kami, selain wajahnya saat 
waktu itu menampakkan kepada kami. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat 
dengan tangannya kepada Abu Bakar lalu kembali menutup tabirnya dan masuk. Dan sejak 
saat itu kami tidak lagi melihat beliau hingga wafat." 


A Z 
دو‎ Ohio” م و‎ la م2١‎ A A 3 MG KA > KENAN AA 227 
وين عبد‎ ai ماعن‎ Wd وهب قال حَدٿنِي يونس‎ ANGGA NG AA GA ب‎ se ra 


2 


i 


AES AEAEE برشو لالصلا ا‎ Da TES 


PANTAI SNG AL Jaa A 
إِسَحَاقَ بّنُ‎ s% PASI H SAE SA ken eta Jah فَعَاوَدَتَّهُكَالَ مدو‎ 
4 


LG 7 24 مد و‎ R1222 چوا‎ US 7224 5 > "4 4 
للك‎ Jeg ELEG PE وَمَعْمَرٌ‎ Ji E 
áss 


641. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 
Hamzah bin 'Abdullah ia mengabarkan kepadanya dari Bapaknya ia berkata, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam semakin parah sakitnya, dan disampaikan kepadanya 
tentang shalat berjama'ah. Maka beliau berkata, "Suruhlah Abu Bakar untuk memimpin 
shalat orang-orang." 'Aisyah berkata, "Abu Bakar itu hatinya sangat lembut, jika membaca Al 
Qur'an maka ia akan menangis." Beliau berkata lagi: "Suruhlah dia untuk memimpin shalat." 
Lalu 'Aisyah kembali mengulanggi jawabannya. Maka beliau pun bersabda: "Suruhlah dia 
untuk memimpin shalat. Kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf!" Hadits ini dikuatkan oleh Az 
Zubaidi, Ibnu Akhi Az Zuhri dan Ishaq bin Yahya Al Kalbi dari Az Zuhri. 'Uqail dan Ma'mar 
menyebutkan dari Az Zuhri dari Hamzah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Orang yang berdiri shalat di samping imam karena suatu alasan 
IE EEEa EES EAA ا‎ KONI اء یئ یخی ی‎ LIS 


p Pa 0 


15 392 and BK ضو‎ ab AKA ل الو صل‎ ASA 
4 و‎ 


رَسُولَاللَصَل BIG LE II ABG Senin IA a EA‏ أبوبكر 
اسار A JAE‏ فَجَلَصرَسُولاللَهصَلَّ اَمَك 0 Sas]‏ 


7" 5 


Kenal JANG AL SA senin bed ابو یکر‎ 


A 


642. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Numair berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari 
Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan 
Abu Bakar unruk memimpin shalat jama'ah bersama orang-orang saat beliau sakit. Maka 
Abu Bakar pun memimpin shalat mereka." 'Urwah berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam merasakan ringan pada tubuhnya, beliau pun keluar sementara Abu Bakar 
sedang mengimami orang-orang shalat. Ketika Abu Bakar melihat beliau datang, dia pun 
berkeinginan untuk mundur. Tetapi beliau memberi isyarat kepadanya (dengan katanya): 
"Tetaplah kamu pada posisimu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk di 
samping Abu Bakar, sehingga dia shalat mengikuti shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar." 


Bab: Siapa yang datang mengimami shalat lalu imam rawatib datang maka imam 
rawatib mengikuti shalat tersebut 


NG aah Jag TANG اناق قال ار‎ Ea 
Naa ABE BENCANA TAH GL صل‎ ANG gan 


PAEAN فعاو سول مدقل‎ 5 NE SIANG 3 KA Ta 


A 


ja KEN SAS GAGANG S3 ESA KA sela 


RAE oea اللَمعَلَيدوَ‎ LAI cái AN LAN BA 


- i 28 


SA SEE عابو کر رضي‎ PO TE Ia 
کک لاله‎ AK g EE aa SE NB ول‎ 


LA LA 


Ls PN AI LES aah KIS ANA kadal paste ANA 
: EA IS ول‎ SI ka ale لال صل‎ ALAN UNS 
denga MI AAN Aek NA Ssi Jala 

de AN 5 


643. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahal bin Sa'd As Sa'idi, bahwa suatu hari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi menemui Bani 'Amru bin 'Auf untuk 
menyelesaikan masalah di antara mereka. Kemudian tiba waktu shalat, lalu ada seorang 
mu'adzin menemui Abu Bakar seraya berkata, "Apakah engkau mau memimpin shalat 
berjama'ah sehingga aku bacakan iqamatnya?" Abu Bakar menjawab, "Ya." Maka Abu Bakar 
memimpin shalat. Tak lama kemudian datang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sedangkan orang-orang sedang melaksanakan shalat. Lalu beliau bergabung dan masuk ke 
dalam shaf. Orang-orang kemudian memberi isyarat dengan bertepuk tangan namun Abu 
Bakar tidak bereaksi dan tetap meneruskan shalatnya. Ketika suara tepukan semakin banyak, 


Abu Bakar berbalik dan ternyata dia melihat ada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat yang maksudnya: 'Tetaplah kamu 
pada posisimu'. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah atas perintah 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tersebut. Kemudian Abu Bakar mundur dan masuk 
dalam barisan shaf lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maju dan melanjutkan shalat. 
Setelah shalat selesai, beliau bersabda: "Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu ketika 
aku perintahkan agar kamu tetap pada posisimu?" Abu Bakar menjawab, "Tidaklah patut 
bagi anak Abu Oahafah untuk memimpin shalat di depan Rasulullah". Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mengapa kalian tadi banyak bertepuk tangan?. 
Barangsiapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam shalat, hendaklah dia 
membaca tasbih. Karena jika dibacakan tasbih, dia (imam) akan memperhatikannya. 
Sedangkan tepukan untuk wanita." 


Bab: Apabila kemampuan membaca al-Our'an sama, maka yang berhak menjadi 
imam adalah yang lebih tua diantara mereka 


SPA SE SAR AN يَمَانَبْنْحَرٌ ب‎ 


4 


yan. 9 An -‏ سه 4 27 ر مع عه PA‏ 
ANG?‏ % ساورے او BAM 2r‏ رر 08 ?227843 و 9 Late‏ اوس 2- 
A‏ 
A Pa Z‏ 
کو 24 ر ر کر ر TA DU‏ - ر “E. SAGE y UN LAA jan Ah ot‏ 
ص 14 2 7 » ر > 228 س2 A PA E ALS > A‏ عمد ء ورد 
ر & 7 > اها LL‏ سم . س 2٠.٠ Aira‏ 2 و 2 2 2 
وَصَلاةَ كذافي جين كذَاوَإِذا حر ت الص لا ة فليو ih‏ لڪ ماحد كم و لي وڪم AS‏ کم 


644. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Malik bin Al Huwairits 
berkata, "Kami pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu kami adalah 
para pemuda dan kami tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Kami dapati Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang. Beliau bersabda kepada 
kami: "Jika kalian kembali kepada ke negeri kalian, maka jarilah mereka, dan perintahkanlah 
mereka shalat ini pada waktu begini, shalat ini pada waktu begini. Dan apabila telah datang 
waktu shalat, maka hendaklah seseorang dari kalian adzan dan hendaklah yang mengimami 
shalat adalah yang paling tua di antara kalian." 


Bab: Jika seorang imam mengunjungi suatu kaum lalu dia mengimami shalat 
mereka 


ر ر Aa‏ 4 و لام رو ىام 2k‏ 22 ره دجم م و س 2 KES‏ 
Sa‏ اسر أ خر NA yasa KIE JANG FA ES‏ بيع قال 


- 1 2 PA Z 5 2 و‎ 
214 A TANGAN AL الم 1م‎ TA A fas HSE 25 20212 و‎ 


A 


Z A 
س‎ A ل معام‎ A 


-4 >52 ١س‎ 2“ 4 A ص‎ R ر چو‎ 
AE dahi MAA ABE AI KIA BOT WA 
645. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan 


kepadaku Mahmud bin Ar Rabi' berkata, "Aku mendengar 'Itban bin Malik Al Anshari 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta izin masuk ke rumahku, lalu aku izinkan. 


Beliau kemudian bersabda: "Mana tempat yang kau sukai dari rumahmu hingga aku bisa 
shalat di sana?" Maka aku memberi isyarat kepada satu tempat yang aku sukai. Beliau lalu 
berdiri shalat dan kami berbaris mengikuti di belakang beliau, setelah salam beliau kamipun 
memberi salam." 


Bab: "Sesunggun imam diadakan untuk diikuti" 
ا‎ 2i 57 5 2, 272 و وي م 2 0 < و‎ 247 AK ع‎ AIK A AA ر رہ‎ 
. . . 5 . . ۵ ) . 
عن عبَيّد الله بن عبد الله بّن عتبَّة قال‎ ai بنا ی‎ ga بد ة عنمو‎ GUESS بن یوس قال‎ KN SA 
Ta Ea aa ر اموس كام‎ 8 EDEN وور و‎ 
A) بل تنا‎ ratna AN تَحَدَثِيد عَنَّمَرَض رَسُو لاله صا‎ IE Ss se ES 
CBN LE AA و َك قال صمو‎ esa فلا‎ EN LE قال‎ a pak EN صل‎ 
HA 7 ي‎ oi و‎ Pd x o” يكو‎ 
1 


2 a72 A? ر ار و 02 ڪر‎ LA oh GA s2 A رد‎ TEA ka 
أصلى‌التاسقلتالام‎ A SAN صل‎ JEEE فاغتسَل فذ هب لينو ءفاغمي‎ 

Jaz A 2l A ٢ صر ر ر ا ور‎ Wi و‎ ^ Ie ML E Ae 
ا مداه‎ AN “ls e 2 Na E: “2 ad 7 س م‎ A ANANG او‎ 
CI ذهب‎ a لمخضب قالتٌ فقعد‎ pa lik Urang ja, bis 2 


ELA <? Nag TAK A ANANG We A 000 03 An KANG 21 
KE SN GUI BÁN an ba NEG LE ii 


” r 


2 2 : A روو م2‎ 2.2% x رر‎ A A se 3, A ور‎ - 

JR‏ ذهب لينو ءفأغمي JAS BUTA AA‏ أصَل BEA UNAS EN‏ مَك يا رَسُول الله 
Pa - P P 2 GA 5‏ | ر A Pu AD Sg‏ 

-A 9 Latar. A ا‎ 4 2123 fyz alz? م‎ Qe h K4 ANG 


N 


Ta LAYAN AN NG ga ME اناس‎ Sea 


- - 7 & Z 3 و - 5 - و‎ 
24 وك يي‎ AN NG 03 مدو لم‎ AN اه‎ A ہر‎ Pa 20 SA zg 4 -22i haat 
Ang 1168, 275 ر ا‎ SA Ah و‎ E AAAI A -, ر چو‎ 
- e 


A 
PA 2 A 7 2 PA G 5 5 PA 
14 AE 0 a م‎ ASA AE EJ -A LAS ا‎ - ALAS 2 
2 A SD > Ke MAA د س‎ Iban 2 KG 19 جليناحد | سلصلاةالظهر‎ ) 


A 


NN 


AAA YA)‏ اعادو طا بان يك كر قال ا خسان AN CACAT ON‏ | ويك كال 
s < .. . wW .‏ . . 
Ob Gala a Ae a‏ پا جر J‏ جد “dg‏ 2 إلى جنب )45 J J‏ 


2 


A fyz ر 0 ر ص‎ ANG و ا‎ 732 3 03 EE ORAE و رط وا‎ 
SANG بصلاةا بي بكر‎ ak GEA صل‎ aaa بصلا‎ An < ا‎ 
رص‎ a a á E — Z 


La 


AI MER 2 a‏ ورو Be Ng regu‏ وى 42 KANG Nan‏ 1ه 
váá o ANE NGA gg Nasi ELIA NGANG pa Jo‏ 


Z G A Z‏ اض سر 
NGEBANG TA TAN,‏ اللا د ان وى Pa DE ENG PING‏ 
pe‏ 


PAN 


A 


eÁ طالب رضي‎ SIN الذي كَانَمَعَ الْعَبّاسِ‎ NEA E 
646. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada 
kami Za'idah dari Musa bin Abu Aisyah dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah berkata, 
"Aku masuk menemui 'Aisyah aku lalu berkata kepadanya, "Maukah engkau menceritakan 
kepadaku tentang peristiwa yang pernah terjadi ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sedang sakit?" 'Aisyah menjawab, "Ya. Pernah suatu hari ketika sakit Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam semakin berat, beliau bertanya: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami 


menjawab, "Belum, mereka masih menunggu tuan." Beliau pun bersabda: "Kalau begitu, 
bawakan aku air dalam bejana." Maka kamipun melaksanakan apa yang diminta beliau. 
Beliau lalu mandi, lalu berusaha berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan. Ketika 
sudah sadarkan diri, beliau kembali bertanya: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami 
menjawab, "Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu tuan." Kemudian beliau 
berkata lagi: "Bawakan aku air dalam bejana." Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau 
berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan lagi. Ketika sudah 
sadarkan diri kembali, beliau berkata: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami menjawab 
lagi, "Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu tuan." Kemudian beliau berkata lagi: 
"Bawakan aku air dalam bejana." Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha 
untuk berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh dan pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan 
diri, beliau pun bersabda: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Saat itu orang-orang sudah 
menunggu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di masjid untuk shalat 'Isya di waktu yang akhir. 
Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar dan 
memintanya untuk mengimami shalat. Maka utusan tersebut menemui Abu Bakar dan 
berkata, kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah 
memerintahkan anda untuk mengimami shalat jama'ah!" Lalu Abu Bakar -orang yang hatinya 
lembut- berkata, "Wahai 'Umar, pimpinlah orang-orang melaksanakan shalat." Umar 
menjawab, "Anda lebih berhak dalam masalah ini." Maka Abu Bakar memimpin shalat pada 
hari-hari sakitnya Nabi shallallahu "alaihi wasallam tersebut. kemduian ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mendapati tubuhnya lebih segar, beliau pun keluar rumah sambil 
berjalan dipapah oleh dua orang laki-laki, satu diantaranya adalah 'Abbas untuk 
melaksanakan shalat Zhuhur. Ketika itu Abu Bakar sedang mengimami shalat, ketika ia 
melihat beliau datang, Abu Bakar berkehendak untuk mundur dari posisinya namun Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat supaya dia tidak mundur. Kemudian beliau 
bersabda: "Dudukkanlah aku disampingnya." Maka kami mendudukkan beliau di samping 
Abu Bakar." Perawi berkata, "Maka jadilah Abu Bakar shalat dengan mengikuti shalatnya 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara orang-orang mengikuti shalatnya Abu Bakar, dan 
saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat sambil duduk". 'Ubaidullah berkata, "Aku 
menemui ' Abdullah bin 'Abbas dan berkata kepadanya, "Maukan anda saya ceritakan 
sebuah hadits tentang sakitnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti yang 
disampaikan 'Aisyah?" Dia menjawab, "Sampaikanlah!" Maka aku ceritakan hadits yang 
disampaikan 'Aisyah. 'Abdullah bin 'Abbas tidak mengingkari sedikitpun apa yang aku 
ceritakan selain dia bertanya kepadaku, "Apakah 'Aisyah menyebutkan nama laki-laki yang 
bersama 'Abbas? Aku menjawab, "Tidak." la pun berkata, "Dia adalah 'Ali bin Abu Thalib." 


Aa PN AS RA An SANA AE ON engan na ددا‎ 


Jaras BAS NP EA مُوَشَاكِكَصَلَّ‎ A pangan sale AEA A ARA 


A Vá 


ASI IN Tae‏ قال NK Na SI A‏ موا وَإِذَارَقَمَقَارَقَعُواوَإِدًا 
vitiase‏ 


647. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, 
bahwa ia berkata, "Saat sakit Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat di 
rumahnya sambil duduk. Dan segolongan kaum shalat di belakang beliau dengan berdiri. 


Maka beliau memberi isyarat kepada mereka agar duduk. Ketika shalat sudah selesai beliau 
bersabda: "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, apabila dia rukuk maka rukuklah 
kalian, bila dia mengangkat kepalanya maka angkatlah kepala kalian. Dan bila dia shalat 
dengan duduk, maka shalatlah kalian dengan duduk." 


ATA امالك درسو‎ MUA HE LULUS Na f بن يو‎ í EAA 
الات وهر كاعد‎ Ps کو واا ت فل‎ Ayu yy 


4 ير‎ te 


NG aaa NÈNG 43523 TAAT,‏ ل ایل اجان BABI LS hne‏ ارک 


s 
P 


| AISI BAN واد يكو لك‎ PAMA ANA JB) 363 SSI ئا كموق‎ 
إذاصل جَالِسًا‎ SS IN عبد ال قال‎ 12 AW AN LAS AI uks 


Pra r 


is GN sa ka sa AAA sas bed RA 
aka yag PN IA Jaya قال خر‎ ALA PUS LA AU US 


648. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pada suatu hari mengendarai kudanya lalu terjatuh dan terhempas pada bagian 
lambungnya yang kanan. Karena sebab itu beliau pernah melaksanakan shalat sambil duduk 
di antara shalat-shalatnya. Maka kamipun shalat di belakang Beliau dengan duduk. Ketika 
selesai Beliau bersabda: "Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, jika ia shalat dengan 
berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri. Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia 
mengangkat kepalanya maka angkatlah kepala kalian. Dan jika ia mengucapkan 
SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah merndengar orang yang memuji-Nya) ', maka 
ucapkanlah: RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian) '. 
Dan jika ia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, dan jika ia shalat 
dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk." Abu 'Abdullah berkata, Al 
Humaidi ketika menerangkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 'Dan bila dia shalat 
dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk' dia berkata, "Kejadian ini adalah saat 
sakitnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di waktu yang lampau. Kemudian setelah itu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat dengan duduk sedangkan orang-orang shalat di 
belakangnya dengan berdiri, dan beliau tidak memerintahkan mereka agar duduk. Dan 
sesungguhnya yang dijadikan ketentuan adalah berdasarkan apa yang paling akhir dan 
terakhir dari perbuatan Nabi shallallahu "alaihi wasallam." 


Bab: Kapan sebaiknya sujud bila shalat di belakang imam 


Z Wd 


BAE SA ابو إِسَحَاقَكَالَ‎ gi NG E يسوي‎ Datang 


2 


HI WG) la pakan بال گاَرَسو لالصلا‎ ag SG Sa 


ai 


4 


PESAN gan EN aa ڪيه و سم‎ án jetá; ana 
OPENA E 


649. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Ishaq berkata, telah 
menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Yazid berkata, telah menceritakan kapadaku Al Bara' - 
dan ia bukanlah pendusta- ia berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH', tidak ada seorangpun dari kami yang 
membungkukkan punggungnya sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wasallam benar-benar 
(meletakkan kepalanya) bersimpuh dalam sujud, barulah setelah itu kami bersujud." Telah 
menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Abu Ishag dengan hadits yang 
seperti ini." 


Bab: Dosa orang yang mengangkat kepalanya dari sujud sebelum imam 


SENANG MA LA GANG EKA TEJ Fei GE SAS 


2 2 


وَسَلَّمَكَالَآَمَايَخْسَّى ASIN SA‏ أ دكم إِدَارَكَرَأَسَهُ سَدُكبَلَ Na‏ يَجَعَلَ GAN FA‏ 
اراو يمل الامو ر كەو رة مار 


650. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad, "Aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidakkah salah seornag dari kalian takut, atau apakah salah 
seorang dari kalian tidak takut, jika ia mengangkat kepalanya sebelum Imam, Allah akan 
menjadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau Allah akan menjadikan rupanya seperti 
bentuk keledai?" 


Bab: Keimaman seorang budak atau maula (bekas budak) 


4 


A‏ اهيبن an‏ دتا ANE EIA AS AS‏ عْمَرَ قَالَ 
An Gia Sii AANG IN PA‏ الله صل ال Sasa‏ 
en AA GK NENG AAA fF or gu REA‏ 

ET PASI حُدَيْمَهَوَ‎ ARA 


651. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada kami Anas bin 'Iyadl dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar berkata, 
"Ketika robongan Muhajirin yang pertama sampai di 'Ushbah, suatu tempat di Ouba', 
sebelum kedatangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yang mengimami shalat mereka 
adalah Salim mantan budak Abu Hudzaifah. Dia adalah seorang sahabat yang paling banyak 
bacaan (hafalan) Al Our'annya di antara mereka." 


کاک ور دو SAS EN‏ و a ga‏ بنِمَلِكِعَنَ لدي 
Ka ANIS GEENEEN AAN asa TE Jo‏ 


652. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Yahya telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku 
Abu At Tayyah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Dengar dan taatlah kalian, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi 
yang berambut keriting seperti buah kismis." 


Bab: Jika seorang imam shalatnya tidak sempurna (salah) sedangkan para ma'mum 
shalat dengan sempurna 


0 ر و‎ REA E NI NG | 2 SA aah 2x5, 
BEE NE JELANG مو‎ LAN Jats IBAN SAS 
عليه عَلَيَدِوَسَلَّمَكَالَ‎ ag للَوَصَلَ اله‎ tsi عَطاءِي نيسار نا ي هر‎ NA 


Z 


A 


KENA KN ua a 
653. Telah menceritakan kepada kami Al Fadlil bin Sahal berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Hasan bin Musa Al Asyyab berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman 
bin 'Abdullah bin Dinar dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Para imam shalat memimpin kalian. Maka 
jika dia benar, mereka mendapat pahala dan kalian juga mendapatkan bagian pahalanya. 
Namun bila dia salah kalian tetap mendapatkan pahala dan mereka mendapatkan dosa." 


Bab: Keimaman seorang yang terfitnah (dituduh fasik) atau seorang ahli bid'ah 
ATE 22 ANI“ > ی ّم‎ A L, i 57 GANG 
KE AE PNS be SAS PARANG AR AE قال آ بو‎ 


EA‏ عب PEN NEO S NA AS‏ قاري نوو خصو وا 


2 Z 


NA TA TANTE AS SANA 35 BUSUI ALAN SENI 
Jé BJ NIN PAN PALA serai BN LEAN 


LA 
P 


KANAN ANE ریا‎ 
654. Abu Abdullah berkata; Muhammad bin Yusuf berkata kepada kami, telah menceritakan 
kepada kami Al Auza'i telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Humaid bin 
'Abdurrahman dari 'Ubaidullah bin 'Adi bin Khiyar, bahwa dia masuk menemui 'Utsman bin 
'Affan saat ia terkepung seraya berkata, "Engkau adalah pemimpin Kaum Muslimin namun 
tuan tengah mengalami kejadian seperti yang kita saksikan. Sedangkan shalat akan dipimpin 
oleh imam yang terkena fitnah dan kami jadi khawatir terkena dosa." Maka 'Utsman bin 
'Affan pun berkata, "Shalat adalah amal terbaik yang dilakukan manusia. Oleh karena itu 
apabila orang-orang melakukan kebaikan (dengan mendirikan shalat), maka berbuat baiklah 
(shalat) bersama mereka. Dan jika mereka berbuat keburukan (kesalahan), maka jauhilah 


keburukan mereka." Az Zubaidi berkata, Az Zuhri berkata, "Kami tidak membenarkan shalat 
bermakmum di belakang seorang banci kecuali dalam keadaan sangat terpaksa." 


KLANG LAN Aa eka اغ ا‎ GANG 
بيب‎ SAN BE لشي‎ PIA PA Nala pare 


655. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Aban telah menceritakan kepada 
kami Ghundar dari Syu'bah dari Abu At Tayyah bahwa dia mendengar Anas bin Malik 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar: "Dengar dan 
taatlah sekalipun terhadap seorang budak Habasyi yang berambut keriting seperti buah 
anggur kering." 


Bab: Berdiri sejajar di sebelah imam jika shalat berduaan 
SAE PEE E لمك‎ pan Std KAN Si Pa 


aké AKA a aE JNE و‎ ANTA وول الله‎ AYAT TT MEN 23 
يميه قصل تس ر گمَاتِ ۾‎ a aaa 2 EME SERU NG gida 
ANGE PA au Pbb LA BA BUS صل‎ 


656. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepadaku Syu'bah dari Al Hakam berkata, "Aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu "Abbas 
berkata, "Aku pernah menginap di rumah bibiku, Maimunah. Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam pergi shalat "Isya kemudian kembali ke rumah dan shalat sunnat empat rakaat, 
kemudian beliau tidur. Saat tengah malam beliau bangun dan shalat malam, aku lalu datang 
untuk ikut shalat bersama beliau dan berdiri di samping kiri beliau. Kemudian beliau 
menggeserku ke sebelah kanannya, lalu beliau shalat lima rakaat, kemudian dua rakaat, 
kemudian tidur hingga aku mendengar suara dengkur Beliau. Setelahitu beliau Kemudian 
Beliau keluar untuk shalat (shubuh)." 


Xa 


Bab: Jika seseorang shalat berdiri di sebelah kiri imam, lalu imam menggesernya ke 
sebelah kanan maka shalatnya tidak rusak 


VAEN; ia Pa BEE KENA Ih 3 ا‎ SA EA SAS 


4 NG pi ain JUAN DNAN كريس مول‎ oé 


Z 


4 


| E Pei aa Pe Ls TAN 98 b AN JONI eg Sa 1 = 
2 2 2 


2 Gi 7 17, 2 £ aí 
ETT se As ah A Jend SEL 
WEI كر‎ SIB SIS LE 


657. Telah menceritakan kepada kami Ahmad berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu 
Wahb berkata, telah menceritakan kepada kami 'Amru dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari 
Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib mantan budak Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas ia berkata, 
"Suatu malam aku pernah tidur di sisi Maimunah, sementara Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidur di sebelahnya pada malam itu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
kemudian berwudlu lalu berdiri menunaikan shalat. Maka aku datang dan berdiri shalat di 
samping kiri beliau. Namun beliau memegangku dan menggeserku ke sebelah kanannya. 
Setelah itu beliau shalat tiga belas rakaat, kemudian tidur hingga terdengar nafasnya. Dan 
memang beliau apabila tidur (terdengar suara) nafas beliau. Kemudian seorang mu'adzin 
datang kepada beliau, maka beliau pun keluar untuk menunaikan shalat (Shubuh) tanpa 
berwudlu lagi." 'Amru berkata, "Aku ceritakan riwayat ini kepada Bukair, lalu ia berkata, 
"Kuraib juga telah menceritakan kepadaku seperti itu." 


Bab: Jika seseorang shalat tidak berniat sebagai imam lalu datang orang di belakang 
mengikuti shalatnya hingga dia mengimaminya 


IE AWAK JANE GIA AS‏ عند الور سويد بغر عن موصن 
Na ani‏ عند حاتي án Jo NG‏ عَلَيَهوَسَلَّم be‏ مِنَاللَّيْل َه daaa YA‏ 2173 


658. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepadaku 
Isma'il bin Ibrahim dari Ayyub dari 'Abdullah bin Sa'id bin Jubair dari Bapaknya dari Ibnu 
'Abbas ia berkata, "Aku pernah menginap di rumah bibiku. Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat malam. Maka aku datang untuk ikut shalat bersama beliau, aku 
berdiri di samping kirinya, lalu beliau memegang kepalaku dan menggeserku ke sebelah 
kanannya." 


Bab: Jika seorang imam memanjangkan shalat lalu ada orang yang ada keperluan 
maka dia boleh keluar lalu shalat sendirian 


ing 


JAN GE NAN وعَنجَاپر‎ a ال‎ PARA NA 


pd $O? 5 


9 


AAAA 576 KAGAWA 2,2 PZA‏ ر 
Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan‏ .659 
kepada kami Syu'bah dari 'Amru dari Jabir bin 'Abdullah, bahwa Mu'adz bin Jabal pernah‏ 


shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian dia kembali pulang dan 
mengimami shalat kaumnya." 


1S RAMA 2 Ta 9724 2 14 00 ر ردو‎ 
IE ên na و‎ KE AA AS قال‎ RS KENS, AN محمد ن‎ AS 


Z 


4 A A 3G 


Pe جع‎ Ahela gasi Ae NGA Jal JANG 


A AN Ka) AA JA Aó ó‏ ل يوسم الا ادالات 
Ga‏ أو LEARN BA La i AN NGING‏ 


660. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru berkata, 
Aku mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata, "Mu'adz bin Jabal pernah shalat bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, dia lalu kembali pulang dan mengimami kaumnya shalat 'Isya 
dengan membaca surah Al Bagarah. Kemudian ada seorang laki-laki keluar dan pergi, Mu'adz 
seakan menyebut orang tersebut dengan keburukan. Kejadian ini kemudian sampai kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda: "Apa engkau akan membuat 
fitnah? Apa engkau akan membuat fitnah? Apa engkau akan membuat membuat fitnah?" 
Beliau ucapkanhingga tiga kali. Atau kata beliau: "Apakah kamu menjadi pembuat fitnah? 
Apakah kamu menjadi pembuat fitnah? Apakah kamu menjadi pembuat fitnah?" Lalu beliau 
memerintahkannya (Mu'adz) untuk membaca dua surah saja dari pertengahan Al 
Mufashshal." Amru berkata, 'Namun aku tidak hafal kedua surat tersebut." 


Bab: Imam hendaklah meringankan bacaan ketika berdiri namun tetap 
menyempurnakan ruku' dan sujudnya 


AS‏ خمد یر یو فس قال JAN ESA : NG Ja SAS TE AK PA‏ 23 مَسَعُودٍ 


2 LA 
7 - 


oS 
a, 2 As KUA Sa ام‎ 5 ANG ZA 


AN NE لاف ایت‎ 3 Modi an bakul 
661. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada 
kami Zuhair berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, "Aku mendengar Oais 
berkata, telah mengabarkan kepada ku Abu Mas'ud bahwa ada seseorang berkata, "Wahai 
Rasulullah, demi Allah! Aku mengakhirkan shalat shubuh berjama'ah karena fulan yang 
memanjangkan bacaan dalam shalat bersama kami." Maka aku belum pernah melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dalam memberi pelajaran melebihi marahnya 
pada hari itu. Beliau kemudian bersabda: "Sungguh di antara kalian ada orang yang dapat 
menyebabkan orang lain berlari memisahkan diri. Maka bila seseorang dari kalian memimpin 
shalat bersama orang banyak hendaklah dia melaksanakannya dengan ringan. Karena di 
antara mereka ada orang yang lemah, lanjut usia dan orang yang punya keperluan." 


Bab: Jika shalat sendirian, silahkan seseorang memanjangkan shalatnya sesukanya 


وه وو و 0 


4 e 0 - 2%? - 04 < - 4 KA 
AE ي هر‎ EC ANE شف قال احور َرَحَامَالِكُعَنّ أب‎ SEA 


KN RAN tm KANG SA Sa a NAS و2‎ ANA 


A - 


ABI Jeda SAN ISI 3 


P 


662. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seseorang dari kalian memimpin shalat orang 
banyak, hendaklah dia meringankannya. Karena di antara mereka ada orang yang lemah, 
orang yang sakit dan orang berusia lanjut. Namun bila dia shalat sendiri silahkan dia 
panjangkan sesukanya." 


Bab: Orang yang mengadukan imamnya karena suka memanjangkan shalat 
Ainan aa a AL راا‎ ea aa 


nan Pan Pan MI AL MP Pd Ket 


Ass Ana Sa Ka BENANG yo ga ne KN s balas JLN صلی‎ ANG رسو‎ 
األكبير وَدَاالْحَاجَةَ‎ CPO ANA AGA AS janet, سَُفّْرينَ‎ Ha MEN 


663. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Isma'il bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Abu Mas'ud berkata, 
"Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak ikut shalat shubuh 
berjama'ah disebabkan fulan yang memanjangkan bacaan saar shalat bersama kami." Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah, dan aku belum pernah melihat beliau marah 
sebelumnya melebihi marahnya pada hari itu. Kemudian Beliau bersabda: "Wahai sekalian 
manusia, sungguh di antara kalian ada orang yang dapat menyebabkan orang lain berlari 
memisahkan diri. Maka barangsiapa memimpin shalat bersama orang banyak hendaklah dia 
melaksanakannya dengan ringan. Karena di belakang dia ada orang yang lemah, orang tua 
yang lanjut usia dan orang yang punya keperluan." 


افد 


HN Ss‏ 3 ياس AS TE‏ شب Bn BELA en ag‏ قَالَتمِعَتجَابِرَ بََنَعَبَدِ الله 


MAS IS AIR AA JANGGA sena Jin AN KAWAN 
kasak SAN Sasa JIN جلو كمه‎ IN GILAG ALAN iás A 


SENG ga NEG TESIS 


IM 


p irnal PIA, Sea AI Jaa اسَمَرَيَكَوَالشَّمْسوَصْحَاهَاوَ‎ al asian 


P 


LA 


BA la saé AI LIS K3 


Tai r 


JG Z 2 NG 47 5» 1353 د ْم‎ sa Ag AE GAME gal Ber MN الْحَاجََأَحْسِبُ‎ 


A A 


- و‎ 27 2A Z z ADA 7 Ta R ER - BA 
عمش عن‎ 0 Yus و تاد‎ HAN Kal ga, 3 here ْم و آبو ال‎ NA fat 
ات‎ 


664. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar berkata, 
Aku mendengar Jabir bin 'Abdullah Al Anshari berkata, "Seoranglaki-laki datang dengan 


membawa dua unta yang baru saja diberinya minum saat malam sudah gelap gulita. Laki-laki 
itu kemudian tinggalkan untanya dan ikut shalat bersama Mu'adz. Dalam shalatnya Mu'adz 
membaca surah Al Bagarah atau surah An Nisaa' sehingga laki-laki tersebut meninggalkan 
Mu'adz. Maka sampailah kepadanya berita bahwa Mu'adz mengecam tindakannya. Akhirnya 
laki-laki tersebut mendatangi Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan mengadukan 
persoalannya kepada beliau. Nabi shallallahu "alaihi wasallam lalu bersabda: "Wahai Mu'adz, 
apakah kamu membuat fitnah?" Atau kata Beliau: "Apakah kamu menjadi pembuat fitnah? - 
Beliau ulangi perkataannya tersebut hingga tiga kali- "Mengapa kamu tidak membaca saja 
surat 'Sabbihisma rabbika', atau dengan "Wasysyamsi wa dluhaahaa' atau 'Wallaili idzaa 
yaghsyaa'? Karena yang ikut shalat di belakangmu mungkin ada orang yang lanjut usia, orang 
yang lemah atau orang yang punya keperluan." Perawi berkata, "Menurutku sampai inilah 
kalimat hadits ini." Abu 'Abdullah berkata: hadits ini dikuatkan oleh Sa'id bin Masrug dan 
Mis'ar dan Asy Syaibani. Amru dan Ubaidullah bin Migsam dan Abu Az Zubair dari Jabir 
bahwa dalam shalat Isya Mu'adz membaca surat Al Bagarah. Dan hadits ini dikuatkan oleh Al 
A'masy dari Muharib." 


Bab: Memendekkan shalat dan menyempurnakannya 


Ar 


SANG NGA SS ga ja a PAS asa AAS 


CIA Wa sadé NYA 


665. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas bin Malik 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat dengan pendek dan sempurna." 


Bab: Orang yang mempercepat shalatnya karena mendengar tangisan bayi 


PENA a PN gt a ana Aoi A 
A 92 Pa Z يس اديج‎ 2 A 02 A P Pd 
ةريد‎ NAN III Je Ay Pa ea 
A 


2313 و‎ SPA PAN EA 


2 2 
اش‎ ph 
PAKA 


la ena Lakai fi TA 
الْمَارَكِوَبَقِيُعَنْالَأَوْرَاعِيَ‎ 


666. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Al Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Yahya bin 
Abu Katsir dari 'Abdullah bin Abu Oatadah dari bapaknya Abu Oatadah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Aku pernah ingin memanjangkan shalat, namun aku 
mendengar tangisan bayi. Maka aku pendekkan shalatku karena khawatir akan 
memberatkan ibunya." Hadits ini dikuatkan oleh Bisyr bin Bakar dan Ibnu Al Mubarak dan 
Bagiyyah dari Al Auza'i. 


NE Eh 1 AAS بلالقال‎ KAKA EA SA مځار قال‎ AE Si 
AE BI saka gak Ne Ni Asinan SESI A 
MAH PETA ففف ماف‎ PP ó ali Ke 


667. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad berkata, telah 521016 
kepada kami Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik bin 
'Abdullah berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Belum pernah aku shalat di 
belakang seorang Imam pun yang lebih ringan dan lebih sempurna shalatnya daripada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Jika mendengar tangisan bayi, maka beliau ringankan shalatnya 
karena khawatir ibunya akan terkena fitnah." 


“1.0 


. A 28 WIT “AZ x 04 P ا و‎ 
Wp NAS TN SS ع قال‎ IA PES a 


A 


PANTANGAN SI Tata A 
Ka a Af 


668. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id berkata, telah 
menceritakan kepada kami Oatadah bahwa Anas bin Malik menceritakan kepadanya, bahwa 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Saat aku shalat dan ingin memanjangkan 
bacaanku, tiba-tiba aku mendengar tangian bayi sehingga aku pun memendekkan shalatku, 
sebab aku tahu ibunya akan susah dengan adanya tangisan tersebut." 


252 و دو و NG‏ ت Fas‏ - س ⁄ و > KA LIAL‏ و 4 > 5 ل 
Janda RN kabin (30.‏ فتاه عن اون a‏ صل 


Z 


ING Pa 3G an 3 NG an 54 Aa 
ala jaga KE Gea ke BANI Sada jalal 
1 Ke 2. 4 Z2 4 2 NG 2 

da ya الي صل ال‎ SIS BAS سى‎ ya JG AON وَجدِأمَهِمِنَ‎ 


669. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Saat aku shalat dan ingin memanjangkan bacaanku, tiba- 
tiba aku mendengar tangian bayi sehingga aku pun memendekkan shalatku, sebab aku tahu 
ibunya akan susah dengan adanya tangisan tersebut." Musa berkata, telah menceritakan 
kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Oatadah telah menceritakan kepada 
kami Anas bin Malik dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam seperti ini juga." 


Bab: Jika seseorang sudah shalat kemudian shalat lagi sebagai imam bersama orang 
lain 

رر و و 2 ا ng Haa‏ ر يم MAL‏ رودو ر معو 2 و مه 5 - - 

حَدثتا س ليما ن بن حر ب و أ بو ESA ee‏ بر NG 3 LES EA‏ عن 

4 ?21 ا NG‏ و اکور لم na‏ 21245 ر کر و لوو 

جاب بن JEANS‏ مما ذ يع AG‏ صل mods PU AE‏ 

670. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb dan Abu An Nu'man keduanya 

berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari 'Amru bin Dinar 

dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Mu'adz bin Jabal pernah shalat bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, kemudian dia pulang menemui kaumnya dan shalat mengimami mereka." 


Bab: Menyambung (memperdengarkan) suara takbir imam 


4 


KL iza Z aN aS دادر‎ < A ok ii رماع رياه‎ IAs NG LANGKA 
اهي عَن‌الاشودعَنْعَايشة‎ AE الا عمش‎ SAS عبد اله بن داو قال‎ USS JUS aa AS 


A eh 
A. SAN a ل »رن‎ > AG PE an NG 12A EWA NGNE a .. 
ضه الذي مات فيه أتاه بلا ل يوذنه‎ AA pam SA Jo قالت لمَامَ رض التب‎ EA رضي‎ 
7 2 Z A & 2 4 14 و‎ Ga: و‎ 24 w 27 2 - D 
أسي ف إن َم مَقَامَك يكي قلا برعل‎ d Pera un 
d 5 A و‎ 7 


A رو‎ 
te 


A PA ri a. w 2 2 d 2 
دو‎ TA م م و و‎ > eM RREN AL Aan AT AA aA WART چە ر‎ 
أَصوّاحبٌ يو سف مروا‎ SEN TA ua i SEGI JA a 
A A رم م‎ Z A 4 2 

W و‎ A 0 صه‎ 2 2 w r g 2 Z w 4 La 274 
IE as 3 بون ر‎ NG سَلَم‎ LN ج اَی صلی‎ Kelana SSi 
اين‎ .. ad 


76 LA 
£ edi 


ASK AS 51 >‏ وو رس aT‏ ليع FL? ak MALK‏ چو رر A? LG‏ 
جليهالار > Pl sala‏ ذه 233 Sa‏ فتا خخ أ SS‏ نغ ANG AN‏ 
برجليداة رض 113 بجر ب يتاحر Jeda‏ حر ابو بحر رصي 
Fai‏ 


4 K 03 م‎ į < 2 4 0 ST Lai 3 0 Ia 
عَنْ‎ LAS KKB الئاس‎ ain بک‎ a SAN 


2 
pr ... $ 


PN 


72 
LK 
عمش‎ | 
A 


671. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Daud berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al 
Aswad dari 'Aisyah berkata, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam kondisi sakit yang 
membawa kepada kematiannya, Bilal datang menemui beliau mengabarkan bahwa waktu 
shalat telah datang. Beliau lalu berkata: "Kalian suruhlah Abu Bakar untuk memimpin 
shalat." Aku berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar orang yang lemah lembut, jika ia 
menggantikan posisi tuan, maka dia akan menangis dan tidak akan bisa membaca Al Qur'an." 
Beliau berkata lagi: "Kalian suruhlah Abu Bakar untuk memimpin shalat." Aku lalu 
menyampaikan jawaban yang sama. Maka pada ketiga atau keempat kalinya beliau 
bersabda: "Sungguh kalian ini seperti isteri-isterinya Yusuf. Suruhlah Abu Bakar untuk 
memimpin shalat." Akhirnya Abu Bakar pun shalat (sebagai Imam). Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam keluar dengan diapit oleh dua orang laki-laki dan seolah aku 
melihat beliau berjalan dengan menyeret kakinya di atas tanah. Ketika Abu Bakar melihat 
kedatangan beliau, dia pun berniat mundur. Tetapi beliau memberi isyarat kepadanya seolah 
berkata: "Tetaplah shalat." Abu Bakar kemudian bergeser dan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk disampingnya, lalu Abu Bakar memperdengarkan suara takbir kepada 
jama'ah." Hadits ini juga diperkuat oleh Muhadlir dari Al A'masy. 


Bab: Seseorang yang mengikuti shalat imam lalu orang-orang di belakang mengikuti 
shalatnya 


SE ANA AE BENER IA 3 NAS Iban SA GAK ANG 
RÝ SEL AJA Pena Aa Ta Pe 


2 r 


SEMUA Es‏ ل BA KN‏ سكام 
قال مو JA ALA ML KN‏ باکر رجلا TS SAI aan‏ مَكَامَكَ 
KS A SN SEL DA SPS LA Ia SENA‏ 

SARA Aa A SAWA AA ARNEE‏ لدو جلا 


A و رم‎ 4 fa, - LM AF الم ده مه ده‎ TA, 
الول‎ Gu s abi KA SE Ima 3, FE يَخْطَانِفي الْأَرَضِ‎ 


ASK SEN AA 8 Sasak SN nana Saja Sena 
بصلاةرَ سول ال‎ SAKA an e 


2 
2 


IM 


LEAN رَضِيَ‎ ig Aa A ÉNS Selasa AES 


672. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahin dari Al Aswad dari 'Aisyah, "Ketika 
sakit Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam semakin parah, Bilal datang menemui beliau 
mengabarkan bahwa waktu shalat telah tiba. Beliau lalu berkata: "Kalian suruhlah Abu Bakar 
untuk memimpin shalat jama'ah bersama orang banyak." Aku lalu berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar seorang laki-laki yang lemah lembut, jika ia 
menggantikan tuan, maka suaranya tidak akan bisa didengar oleh orang-orang. Alangkah 
lebih baik bila tuan menyuruh 'Umar." Maka beliau pun bersabda: "Suruhlah Abu Bakar 
untuk memimpin shalat bersama orang-orang." Kemudian aku sampaikan kepada Hafshah, 
"Katakanlah kepada beliau 'Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, jika ia 
menggantikan posisi tuan, maka ia tidak akan dapat memperdengarkan suara bacaannya 
kepada orang-orang. Alangkah lebih baik bila tuan menyuruh 'Umar', sebab Abu Bakar 
mudah menangis (dalam shalat). Untuk itu, sebaiknya suruhlah 'Umar untuk memimpin 
shalat orang-orang." Maka bersabdalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Sungguh 
kalian ini seperti isteri-isterinya Yusuf. Suruhlah Abu Bakar shalat bersama orang-orang." 
Kemudian ketika Abu Bakar sudah memulai shalat, tubuh beliau telah nampak enak, beliau 
pun keluar rumah dengan diapit oleh dua orang laki-laki. Dan seolah aku melihat beliau 
berjalan dengan menyeret kakinya di atas tanah, hingga masuk ke dalam masjid. Tatkala Abu 
Bakar mendengar kedatangan beliau maka ia pun berkeinginan untuk mundur. Namun 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya. Lalu tibalah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam hingga beliau duduk di samping kiri Abu Bakar. Abu Bakar shalat 
dengan bediri sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat dengan duduk, Abu 
Bakar shalat mengikuti shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan orang-orang 
mengikuti shalatnya Abu Bakar." 


A2 ور‎ 


Bab: Apakah seorang imam harus mengikuti koreksi makmum bila dia ragu? 


GA, 


2 - PARA kana < 0 م هم‎ e 7% > و‎ n ر ر واو رو‎ 
بن سير ين‎ Kasa ENAM عن مالكب أَذيسعَ نَأ يوب بَّنِ أبي تميمة‎ dak na عبد الو بن‎ (SAS 
< SA Aala? واس‎ 0 Ben Pesanan aa Kue ام و ار‎ 
= grad SAI SAN JUS MSN ف من‎ as AL ga الله صل الله‎ 01 AA ناي‎ 
WA o موس جو ر ر كر كر سي عه ارم‎ (| Bi EA LAKI GA PA ANT TC 
Sea أْصَدَيَ ذو‎ 4 Ja an اله فقال ر‎ Send الصّلاة آم‎ 
مه«‎ 2 PA PA A 7 PA 5 
KAT كم‎ A “2 ip EA Aa D tk ا ا‎ 21244 T ماس‎ PAN 
Jabi دوأ‎ sanan Jt كبر فْسَجَدَ‎ PA انتکین ا خُر‎ Lada ققام رسو ل اله صل‎ 
673. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Anas dari 
Ayyub bin Abu Tamimah As Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah berkata, 
"Ketika Rasulullah telah selesai dari shalat dua rakaat, Dzul Yadain berkata kepada beliau, 
"Wahai Rasulullah, shalatnya sengaja digashar atau tuan yang lupa?" Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu berkata: "Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain?" Orang-orang 
menjawab: "Benar." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bediri dan 
mengerjakan shalat dua rakaat yang kurang kemudian salam. Kemudian beliau takbir lalu 
sujud seperti sujudnya (yang biasa) atau lebih lama lagi." 


AS A Pc Pap‏ ر چ م 2753 2 2 ےو ر و 27 ر A Es‏ ور 
حدثتاآ بو الوليدقال Al daa aaa (SAS‏ اهي عن | بي سَلْمَه بن dm, BEA IE‏ 
kt ca 21‏ ر PA bd‏ 


0 
0 P 


ر 


A 
Z gg Z p س‎ Gg g 
س و‎ A 2 و م س 2 2 م‎ 2 5 w d Z 8 د‎ » Paud 
Ge AN Gaal 2 NGA a ALAR SLA EE e > و 22 | “ان‎ ZA LA 8 | 2 قا‎ 
KS 5 كعتين‎ ES ف‎ KS رَ‎ JAM لله‎ < J 
- r 7 


55 2 7 3 A - 
674. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat. Lalu 
dikatakan kepada beliau, "Tuan shalat hanya dua rakaat!" Maka beliau mengerjakan shalat 


dua rakaat yang kurang kemudian salam, setelah itu beliau sujud dua kali." 


Bab: Jika seorang imam mengangis dalam shalatnya 


A 
6 


ARA EK LAN 9. ka ھور‎ 2 A 2 > 4 22 ais A 2م‎ RAW 
luma fallal iole i E A25 a ag إسمَاعِيل قال حَدثتا مالك‎ as 

Z Zg 72A 2 2 2 3 SA NA ر‎ KN سوه ان‎ g 
Seisi A قا لف مَرَضِهِمُرُوا أبَابَكر‎ a AN صل‎ ANG 5 
20a Eui an KAA Aa sa AN NEW 1م 7م‎ l<7 SANGANG 
SE ENI SE ATI حْمَرَ‎ pad SN مام كلم دمع الئاس من‎ REI 


A 

Gp AWE 4ر‎ GAK سكي 3 وکا‎ NGA ANG CARAGA شم ةل > و‎ AS 
PUJA AE EA A AN KAN Sisilia 
z 


A 
7 g 


A‏ رعق P Z‏ و 
at‏ ر AN WAN‏ و او و NA‏ 2 الا SANG‏ وو 2 23 AÑ‏ 
2q 4 Tara‏ رو Pr‏ “ر روو 4 2 و 4 ?2 
P‏ ص 1 


N 


A 


675. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Malik 
bin Anas dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata saat dalam kondisi sakitnya: "Suruhlah Abu 
Bakar untuk memimpin shalat orang-orang." "Aisyah berkata, "Aku lalu berkata, "Jika Abu 
Bakar menggantikan posisi tuan, tidak akan mampu memperdengarkan suara bacaannya 
kepada orang banyak karena dia mudah menangis (dalam shalat). Sebaiknya suruhlah 'Umar 
untuk memimpin orang-orang shalat berjama'ah." Beliau bersabda: "Suruhlah Abu Bakar 
memimpin shalat." 'Aisyah lalu berkata kepada Hafshah, "Katakanlah kepada Beliau, 'Jika 
Abu Bakar menggantikan posisi tuan, maka dia tidak akan mampu memperdengarkan suara 
bacaannya kepada orang banyak karena dia sering menangis (dalam shalat). Untuk itu, 
suruhlah 'Umar untuk memimpin orang-orang shalat berjama'ah." Maka Hafshah 
melaksanakannya. Kemudian bersabdalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Celakalah 
kalian! Sungguh kalian ini seperti isteri-isteri Yusuf. Suruhlah Abu Bakar memimpin orang- 
orang shalat." Hafshah lantas kepada 'Aisyah, "Sungguh aku tidak mendapatkan kebaikan 
darimu." 


Bab: Meluruskan barisan shaf ketika dikumandangkan igamah atau sesudahnya 


kera 


dalih س‎ 6i a o a a عَبَدِالْمَلِكِكَالَحَدَكْمَاشْ‎ Za EASTEN بُو الول‎ 


E A PA zis? 2 Ta ب م سد م |د‎ 2. 

314 ARAH a Gah لا‎ LAJU MERU SENG LA NA 
2 A ngan كوه‎ 
676. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik berkata, telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Murrah 
berkata, Aku mendengar Salim bin Abu Al Ja'd berkata, Aku mendengar An Nu'man bin 
Basyir berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Luruskanlah shaf kalian, atau 
Allah akan memalingkan wajah-wajah kalian." 


IE WN AE IR jaka PNS 
2 < باس عر و7‎ > 34 A KA 21-44 
ي‎ PARAH lake الضفو‎ | AJE Ga 


677. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits dari 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Luruskanlah shaf, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik 
punggungku." 


Bab: Imam menghadap ke arah makmum ketika meluruskan shaf 


3,2 ر‎ Aka ZA 227 ع وداه‎ 2 LX 2 - 
KAS JELAS FAN ESAI و‎ KENA JAS بنا ير جا قال‎ NI as 
SEA 


at pela ake NN At INI Su SEN SLS JONG 23 eta الطويل‎ 


A 


قال آقيمُو AF ya‏ اهن َرَاكُمْمِنَ SAPI‏ 


678. Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnu Abu Raja' berkata, telah menceritakan 
kepada kami Mu'awiyyah bin 'Amru berkata, telah menceritakan kepada kami Za'idah bin 
Oudamah berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid Ath Thawil telah menceritakan 
kepada kami Anas bin Malik ia berkata, "Ketika igamah shalat telah dikumandangkan, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbalik menghadapkan mukanya kepada kami seraya 
bersabda: "Luruskanlah shaf dan rapatkanlah, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari 
balik punggungku." 


Bab: Keutamaan shaf terdepan 


4 


E ET pelé PI 

2 - 2 - 3 
AKA KENA 3G MERA PARAT DARA SEANGAN 
PETE AEA P AAE 


679. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Sumayya dari Abu Shalih 
dari Abu Hurairah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang yang 
mati syahid itu adalah; orang yang mati kerena tenggelam, karena penyakit kusta, karena 
sakit perut, dan orang yang mati karena tertimpa reruntuhan." Beliau juga bersabda: 
"Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju shalat, 
tentulah mereka akan berlomba-limba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang 
terdapat pada waktu 'atamah (shalat 'Isya) dan shubuh, tentulah mereka akan 
mendatanginya meskipun dengan merangkak, dan seandainya mereka mengetahui kebaikan 
yang ada pada shaf pertama tentulah mereka akan berlomba meraihnya." 


Bab: Meluruskan shaf merupakan kesempurnaan shalat 


#53 PARAS TA 2 Mae د‎ AE SIS 


قا 
SANGE Aan le JAN‏ یماما گر 


CA Asu 3 Pear aa KAA TN EA PAK IA BBI 
IMAN مِنَ حُسَنِ‎ HAN A AGÉN 48155 pe 


680. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abdurrazag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari 
Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Dijadikannya Imam adalah untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihnya. 
Jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH' 
maka ucapkanlah, 'RABBANAA LAKAL HAMDU!. Jika ia sujud maka sujudlah kalian, jika ia 
shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semuanya dengan duduk, dan luruskanlah shaf, 
karena lurusnya shaf merupakan bagian dari sempurnanya shalat." 


TEA sad Nb PANE NGE GE ka ba الول‎ pi Kas 
Ay 5 . A A La Pd 

gialla gan Se ih‏ من إقامَة الصّلاة 

681. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 

kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau 

bersabda: "Luruskanlah shaf kalian, karena lurusnya shaf adalah bagian dari ditegakkannya 

shalat." 


Bab: Dosa orang yang tidak menyempurnakan (meluruskan dan merapatkan) shaf. 


FIB AE aa ARUN aa, SLS KA JAPA GANG 


IM 


AI سو‎ Kn SAW Jk Iga ار عر يَعَنّ اف‎ 


IM 


PENA فو قال‎ KANG gan LN) KAL SU سام قال‎ al 
Aa IL s AP نيسار‎ A 7 


682. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Al Fadll bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin 'Ubaid Ath Tha'i 
dari Busyair bin Yasar Al Anshari dari Anas bin Malik, bahwa dia datang ke Madinah, lalu 
dikatakan kepadanya, "Apakah ada sesuatu yang kamu ingkari dari perbuatan kami sejak 
kamu hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Anas bin Malik menjawab, 
"Tidak ada sesuatu yang aku ingkari dari kalian kecuali kalian tidak meluruskan shaf dalam 
shalat." 'Ugbah bin 'Ubaid berkata dari Busyair bin Yasar bahwa Anas bin Malik mendatangi 
kami di Madinah seperti keterangan riwayat ini." 


Bab: Merapatkan bahu dan kaki dalam barisan shalat 


yee Nagi a, KE تور‎ an ا‎ 


کک 


683. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Zuhair dari Humaid dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Luruskanlah shaf-shaf kalian, sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari balik 
punggungku." Dan setiap orang dari kami merapatkan bahunya kepada bahu temannya, dan 
kakinya pada kaki temannya." 


Bab: Jika seseorang shalat berdiri di sebelah kiri imam, lalu imam menggesernya ke 
sebelah kanan maka shalatnya tetap sah 


4 A 4 - A Aj li 
Iana و دي‎ 3 > DA 4 5 275 IA AYANG AS LA 20 ور‎ e 


Ka 7 PA 1 2 sa Ta AR 4 22 2124% j - an 4 30 AMAN AG - 81 
04 2 ۰ 7 and ke . >» 


Z Z 
be 7 


A رم م‎ TPA A 9و 7- ر‎ Z Lee? و دم‎ 0 NEE ا‎ TS 
b Saad dabas A لم بر أي من وراي‎ GAN AAN رَس ول الله صل‎ 


- Pu 


684. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Daud dari 'Amru bin Dinar dari Kuraib mantan budak Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 
'Abbas berkata, "Pada suatu malam aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan aku berdiri di samping kirinya. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
kemudian memegang kepalaku dari arah belakangku, lalu menempatkan aku di sebelah 
kanannya. Beliau kemudian shalat dan tidur setelahnya. Setelah itu datang mu'adzin kepada 
beliau, maka beliau pun berangkat shalat dengan tidak berwudlu lagi." 


Bab: Seorang Wanita Shalat Sendirian Dianggap Sebagai Shaf 


يل لو )0 و وور AL‏ را وراو - 4 DPA‏ 2 1 
EA‏ 2 | 2 قال MAL EA‏ ا ام م A Íz‏ ىقال د KEZ‏ دبي Te YS‏ 
Was‏ عبد لله بن محمدقا Was‏ سَفيَان عن ye Ga)‏ الس بر GAL,‏ صَليّت ئاو Cs BEP‏ 

pa af ب‎ Pi $ - 


2r A 


A A 4 Z 
<? ass 8 Kd TIGA > b A7 
KAS AA aiaz ا کل م‎ Al AE 
Pj (SA يكو‎ D 


685. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dari Ishaq dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku dan 
seorang anak yatim yang tinggal di rumah kami, pernah ikut shalat di belakang Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Sementara ibuku, Ummu Sulaim, shalat di belakang kami." 


Bab: Bagian Kanan Masjid dan Imam 


EN aa Men na REA a AAA‏ كال 
Pa‏ 


LA 4 
f 


A z A A 4 z 4 Z Pa w Ag 4 A 
: و‎ Lia end l و‎ - 5 GN وو ےے‎ LAJU - A “12 £ -ifjat 4 7% 
2 


وَقَالَبِيَدِهِمِنَوَرَابِي 


686. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Tsabit bin 
Yazid telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Asy Sya'bi dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhu berkata, "Pada suatu malam aku pernah shalat di samping kanan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau lalu memegang tanganku atau bahuku kemudian memindahkan aku 
ke sebelah kirinya." Ibnu 'Abbas berkata, "Beliau memegangku dengan menggunakan 
tangannya dari arah belakangku." 


Bab: Jika Antara Imam dan Ma'mum Ada Dinding atau Pembatas 


2 Tae 2 وله 2 25 سو‎ 12o AAL NI AG 99 
CAN AE ES er Si 
ANG Z 21 Za PAN 273ر‎ ٠ 2 5 ba A 0 ار و‎ GA A AN 
MEN حَجْرَتِوِوَ جِدَارٌ‎ SIN من‎ Jan el اله عليه و‎ Je کان رسو ل الله‎ 
4 


A ر‎ AZ Z A 9 PRA ا 9 ر‎ 8 a 
وداه 2 ام‎ LA 22 n a x LA MAS وو ے ے ار‎ AA P 4 E 
- 


OA GOR‏ واه NG AKAN NE abah AKA 2< < ani‏ ري بر 
aU‏ فقامَمَعَه ناس يَصَلُونَ بِصَلاتِهصتعو HA‏ ثلاثا 55 إذا كَانَّبَعَدَ ذلك جَلْسَ رَسَول 


4 اش‎ A 


LA 
BA E. 


A 4 و وص‎ < UA D ر 4 مه‎ PA 
le SE Li i IÉ ÉNS Ha a ad A 
OE O 
صَلاة الليًا‎ 
“ 


687. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdah dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata, "Pada 
suatu malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat di kamarnya, saat itu 
dinding kamar beliau tidak terlalu tinggi (pendek) hingga orang-orang pun melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berdiri shalat sendirian. Orang-orang itu pun berdiri dan shalat di 
belakang beliau, hingga pada pagi harinya orang-orang saling memperbincangkan kejadian 
tersebut. Kemudian pada malam keduanya beliau kembali shalat, dan orang-orangpun 
mengikuti shalat beliau kembali. Mereka melakukan ini selama dua atau tiga malam hingga 
setelah malam itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk di rumahnya dan tidak 
keluar melaksanakan shalat seperti malam sebelumnya. Pada pagi harinya orang-orang 
mempertanyakannya, lalu beliau bersabda: "Aku khawatir bila shalat malam itu ditetapkan 
sebagai kewajiban atas kalian." 


Bab: Shalat Malam 
و ر“‎ a ور‎ z 2, faos کہ‎ AK واه ع ”يباام 0 ا‎ ANA > 2 
Kak بن ی ذتب عن المقبريٌ عن ی‎ Sa اب نآ ی فد یك قال‎ Was حَدَتْمَاإِبَوَ اه المَنَذِرِ قال‎ 


A P Z fe - 
AN Aa LINK Anya tag Tze NEA AL 9 > 3 57 و‎ 
Maba كانَهُحَصِير‎ IA ga LA صل‎ GANGA َالِ عن عاب شه رضي‎ 3 
ےل ب‎ 


@ - 7 G 
BA b jaba SES RU P3 
pa - 22 -ه‎ 


688. telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu Fudaik berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari 
Al Magburi dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari 'Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memiliki tikar yang di waktu siang digelar, sedang pada waktu malam dijadikannya 
seperti dinding yang menutupi Beliau dari orang lain. Saat sedang shalat, orang-orang 
berkumpul ikut shalat di belakang Beliau." 


NG gs RRA 253‏ کہ AS Bora‏ ل يمو ر Lb Aas‏ ور : PAI‏ 2 وہ 
Sjn as. VE‏ ,عقيه a Ilai‏ : 
3 عل بن J‏ وهيّبّقال مو سی بن عقبه عن لما ي النضر AE‏ 
A‏ 


.. z 


-a z 


A wi 
2 KAA, 2 ور‎ > NEY LIA AA I a £ 2,272 م‎ 2 
حَسبَ تأنه لمن‎ JUS Pe JS بن ثاب تٍأنَّرَسول اللوصل الله يە وسم‎ Aa بن‎ 


حَصِي رف رَمَضَانَقَصَل نسل جاخ وصلايدكاش aa‏ جل وق Ai‏ 


L ILA‏ 2م 


IMAN ف بيو تم قان فصل‎ SU aka LEE Na) 
2 Pane pa NG ت‎ ena an SA LJK KAN as AW 
kasa AY Jaga 


689. telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'la bin Hammad berkata, telah menceritakan 
kepada kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Salim 
Abu An Nadir dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam membuat satu ruangan." Busr berkata, "Aku menduga Zaid bin Tsabit berkata, 
'Membuat tikar pada bulan Ramadan, lalu beliau melaksakan shalat malam di (kamar atau 
tikar) tersebut dalam beberapa malam. Kemudian para sahabat mengikuti shalat beliau. 
Ketika mengetahui apa yang mereka lakukan beliau pun berdiam di rumah, setelah itu beliau 
keluar seraya berkata kepada mereka: "Sungguh aku telah mengetahui sebagaimana aku 
lihat apa yang kalian lakukan. Wahai manusia, shalatlah kalian di rumah-rumah kalian, 
sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang yang dilakukannya di 
rumahnya, kecuali shalat fardlu." 'Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhaib 
telah menceritakan kepada kami Musa aku mendengar Abu An Nadir dari Busr dari Zaid dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Wajibnya Membaca Takbir dan Do'a Pembuka (Istiftah) Shalat 


LA 
- 


á sió Lisu: E ANIES PN ES حقاش‎ NG AN PE 


PA pd 
> BA a IS ر‎ Kia A > AENG و و 22 ر‎ 
مَيْصَلَاةمِنَ‎ SA قال اش رضي‎ as a ا‎ 
2 2 0 A 
2 ما‎ ١ مر ا كاكاء‎ Bl TA AA GUN GA NA ءا ود‎ A Ps 1G 
قايمًا‎ Lea كالما يل ها ليو‎ ged PAN 


saksi RES‏ دا رَكَمََا رَكَمَوَاوَإِدَارَقَمَقَارَقَمُواوَإِدَاسَجَدَّقَاسَجُدُواوَإِدَاكَالَمَيمَ اللَمْلِمَنَحمِدَهُ 
INN A‏ 


690. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik Al Anshari, 
bahwa pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengendarai kudanya dan 
terjatuh terhempas pada lambung kanannya." Anas? radliallahu 'anhu berkata, "Maka pada 
suatu hari Beliau shalat mengimami kami di antara shalat-shalatnya dengan duduk. Maka 
kamipun shalat di belakang Beliau dengan duduk. Beliau kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jika ia shalat dengan berdiri maka shalatlah 
kalian dengan berdiri, jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia mengangkat kepala maka 
angkatlah kepala kalian, jika ia sujud maka sujudlah kalian, jika ia mengucapkan 
SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya) ', maka 
ucapkanlah oleh kalian: 'RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, milik Engkaulah 
segala pujian) '." 


BII رسو‎ LA ابن ش ھاپ عَ نای پمال‎ ENI Jha PKS SA 


LI MENU IG SAN sh BALAI YAN NN né da yaa ala 
او 31333651 إداقال امن مده‎ PE AI AN SS امام لیو‎ Ja 
ANGKA) ES 5) gi 


691. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jatuh dari kudanya hingga beliau pun cedera. Beliau lalu shalat mengimami 
kami dengan duduk, dan kami juga shalat dengan duduk. Setelah selesai beliau bersabda: 
"Sesungguhnya imam, atau dijadikannya imam adalah untuk diikuti. Jika ia takbir maka 
bertakbirlah kalian, jika ia rukuk maka rukuklahkalian, jika ia mengangkat kepala maka 
angkatlah kepala kalian, jika ia mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah 
mendengar orang yang memuji-Nya), maka ucapkanlah oleh kalian 'RABBANAA LAKAL 
HAMDU (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian), dan jika ia sujud maka sujudlah 
kalian." 


A 


LANJENG ع َنأ ي هر‎ ANE أب‎ SAE NE GANG E 
س اله‎ NG) S ga كبر فكي وَاوَإِدَارَكَمَقَارَ‎ aa PUN Ja la gag » TANYA 


BER RAN As FA EN PAN KANE PURA MENUSA لخدو ادا‎ NO 5) 5) BAK 


692. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Dijadikannya Imam itu 
untuk diikuti, jika ia takbir maka bertakbirlah kalian, jika ia rukuk maka rukuklah kalian, jika ia 
mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah mendengar orang yang 
memuji-Nya) ', maka ucapkanlah oleh kalian 'RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, 
milik Engkaulah segala pujian) ', jika ia sujud maka suudlah kalian, dan jika ia shalat dengan 
duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk." 


Bab: Mengangkat Kedua Belah Tangan Pada Takbiratul Ihram (Pertama) Bersamaan 
dengan Pembukaan Shalat 


Ie PSN EA ME ME LEK : ea 


8 أ‎ yg 4 


DA Se کیل‎ GPS AN ABI aSa 332 5358 Aa P 
A JAM YANG AN E ta ال 0 مما كلك ساو کال سی‎ 


693. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Salim bin 'Abdullah dari Bapaknya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengangkat tangannya sejajar dengan pundaknya ketika memulai shalat, ketika takbir untuk 
rukuk dan ketika bangkit dari rukuk dengan mengucapkan: 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH 


RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Rabb 
kami, milik Engkaulah segala pujian) '. Beliau tidak melakukan seperti itu ketika akan sujud." 


Bab: Mengangkat Kedua Belah Tangan pada Takbir Pertama, Hendak Ruku' dan 
Ketika Bangkit dari Ruku' 


- 
116 و لام ANG‏ 


Me KAANANE AA SAS JE AS 
TT SENAI se 6 KEM jan 
ban IOS Jaka کو عو‎ Nan AG Jaka كان‎ E E 

الو کو عو يقو GANG Jaka NG BISA AI‏ السٌّجُودٍ 


694. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah 
mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata, "Aku melihat jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri shalat, beliau 
mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya. Beliau melakukan seperti 
itu ketika takbir untuk rukuk dan bangkit dari rukuk dengan mengangkat kepalanya sambil 
mengucapkan: 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah mendengar orang yang 
memuji-Nya) '. Namun beliau tidak melakukan seperti itu ketika akan sujud." 


- 
ع ود , 3 
9 
A‏ 


A MRG RA CAA 


IM 


aé aa NE SA aa NG) EA 


Ser کو‎ Nga 3) Saras 656 pas NK bel) FA 


A A 


z 4 


ANA NP, Asta 35-9‏ كه عَلَيَهِوَسَلَمصَععَهَكُدًَا 


695. Telah menceritakan kepada kami Ishaq Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada 
kami Khalid bin 'Abdullah dari Khalid dari Abu Qilabah bahwa dia melihat Malik Al Huwairits 
ketika shalat, dia bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, apabila hendak rukuk 
mengangkat tangannya, dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk dia juga mengangkat 
kedua tangannya. Lalu dia menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berbuat seperti itu." 


Bab: Batas Mengangkat Kedua Belah Tangan 


KAÉ KE E يقال‎ iN EA NGGEN S 
روس و‎ AURA AN APAK DN AA AN | | CUN- 0 
جدية جين ی‎ PISA IS Ain TN PAPAN at دصي‎ 


- 2 - - ING 


NG ska RSA DN) PA PNS par SA GIS Ag حَتََى‎ 


- P - 5 


PTE DEA 44, KA sZ aA, TA NA وا ب‎ 
PEN يَرَفَمٌرَأْسَهُمِنَ‎ ME gan ذلك حيند‎ RV gas 355 


NU 


696. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah 
bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memulai shalat dengan bertakbir. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika 
bertakbir hingga meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Ketika takbir 
untuk rukuk beliau juga melakukan seperti itu, jika mengucapkan: 'SAMI'ALLAHU LIMAN 
HAMIDAH (Semoga Allah mendengar siapa yang memuji-Nya) ', beliau juga melakukan 
seperti itu sambil mengucapkan: 'RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, milik 
Engkaulah segala pujian) '. Namun Beliau tidak melakukan seperti itu ketika akan sujud dan 
ketika mengangkat kepalanya dari sujud." 


Bab: Mengangkat Kedua Belah Tangan Ketika Bangkit dari Raka'at Kedua 


NANGIS 5x3 ah PE Si JEANS EA USA 


r 


BS NASI ass IK ÉN ING 2120838 3815228833 


و ن 


0 وتات 2 شمر jang‏ لمكتو لوو an Ben‏ افع عَنْ 


kii a EOP NGE NAN 555 AE JNE ab 


697. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul A'la berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa Ibnu 
'Umar ketika memulai shalat, dia bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya, dan ketika 
rukuk mengangkat kedua tangannya, dan ketika mengucapkan: 'SAMI'ALLAHU LIMAN 
HAMIDAH mengangkat kedua tangannya, dan ketika berdiri dari dua rakaat mengangkat 
kedua tangannya. Lalu Ibnu 'Umar mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melakukan seperti itu." Dan diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dari Ayyub dari Nafi' 
dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu 
Thahman dari Ayyub dan Musa bin 'Uqbah secara ringkas." 


IG abi AA 


Bab: Meletakkan Tangan Kanan di atas Tangan Kiri Ketika Berdiri dalam Shalat 


ےو ووو 26-1 و ر A‏ 2 و | هم مه AKA UKS‏ 3و BA‏ 
LE MS ap NALA esa‏ ي حازم Jaa AE‏ دالاو وات مع 


NAN يلك‎ SEN Ak م‎ 
Seda SAI daa: AT 


698. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Hazim 
dari Sahl bin Sa'd berkata, "Orang-orang diperintahkan agar meletakkan tangan kanannya di 
atas lengan kiri dalam shalat." Abu Hazim berkata, "Aku tidak mengetahui dia Sahl kecuali 
bahwa dia menyandarkan hal tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Isma'il 
berkata, "Hadits ini dimarfu'kan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bukan 
mengatakan dia mengambil dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Khusyu' dalam Shalat 


7 Gia Para < 562 - A - ر‎ ANG 2 PEA 
AINI AS hote PN A a NG Jaa Gi 
E BANG GEK KANG KE ماء‎ IAI Aaro NN كم مه‎ 2 
2f., 00 se ٤ 

لأَرَاكمْوَرَاءَظهُرِي 


699. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Apakah kalian melihat arah kiblatku ini? Demi Allah, tidak ada yang 
tersembunyi bagiku rukuk dan juga khusyu' kalian, karena aku dapat melihat kalian dari 
belakang punggungku." 


“5 AGI “5 


ر ار لس 57 00 AI‏ ر ا Ft‏ - و ا ر ”م وى LAR‏ 2 3 4 
دشا مد ی دقار قال KEK NG EN GAE‏ شمه قال سمت اة أ ب مالك ع الك“ 
بنلشار D‏ < عن اس بن مالك عن 
A 2 g FE 0‏ ص i Men 2 A Ea 4 a‏ 
gas IE ea pal beo‏ االو كو عو الس جو دقو اله يي لارا مِنْبَعْدِيوَرْبَمَاقَالَمِنَبَعَدٍ 
A2 y ENG SANG 41‏ 


700. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Aku 
mendengar Oatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Luruskanlah dalam rukuk dan sujud. Demi Allah, aku dapat melihat kalian dari belakangku." 
Seakan beliau mengatakan: "Aku dapat melihat kalian dari belakangku ketika kalian rukuk 
dan sujud." 


Bab: Bacaan (doa) Setelah Takbir Pertama 


3 ره 


دكا حف ن غ كل عدا EA AAN‏ غو أشن تو مالك أن PAPUA PLN PAKA‏ و آنا 
2r y -‏ ب - 


WA NAN wg SA لس‎ KI Su 2? ور لل اص‎ Ki ر‎ 
WII AAN PINANG Patas PERAK وَعْمَرَرَضِيٌ‎ S} 


701. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu 
Bakar dan 'Umar? radliallahu 'anhuma, mereka memulai shalat dengan membaca: 
'ALHAMDU LILLAHI RABBIL 'AALAMIIN." 


WANG Ku IÉ iaa AH ga ya SAS 


2 ور رص‎ A 2 % هورم‎ 7 7 AL ML er LI ta s 
IMS ERA a EN هر يرقا 255 ل ال صل‎ eSis بو‎ 

2 ور ور رص‎ Gi 2 4 A AZ DEA» 2 

الق اءة KS TESIS‏ قال هيقلت با ي و أمى basa gal 3 ASN SBN ANG‏ 


IE ILA 4 


KNA NERAK SEN ep SES GAS ing EAA ANIES 
SAN aa Sel, حَطَايَاي‎ LAKI ma من‎ yag NG KN KI SALA 


702. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid bin Ziyad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Umarah bin Al Oa'ga' 
berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiam antara takbir 
dan bacaan Al Our'an." Abu Zur'ah berkata, Aku mengira Abu Hurairah berkata, 'Berhenti 
sebentar, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, demi bapak dan ibuku! Tuan berdiam antara 
takbir dan bacaan. Apa yang tuan baca diantaranya?. Beliau bersabda: "Aku membaca: 
ALLAHUMMA BAA'ID BAINII WA BAINA KHATHAAYAAYA KAMAA BAA'ADTA BAINAL 
MASYRIAI WAL MAGHRIB. ALLAHUMMA NAOOINII MIN KHATHAAYAAYA KAMAA 
YUNAOOATS  TSAUBUL ABYADLU MINAD DANAS.  ALLAHUMMAGHSILNII MIN 
KHATHAAYAAYA BILMAA" WATSTSALJI WAL BARAD (Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan 
kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah 
kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah 
kesalahanku dengan air, salju dan es yang dingin)." 


png K م‎ te م‎ A 
SIB SES MA SA gi NG Aah wi A 


IM 


0 24 WA 4 w 2, A WA Ag 
AAA 5 UN aé De aA Gá AP KAN 
qz 2 AN سر | اس‎ A 25 HAW و 2518 4 ر‎ & ANA <f 
a a Z SISA Beats 
7 2 MBA {i5 25 2-17 


703. Bab. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Nafi' bin "Umar berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah dari 
Asma' binti Abu Bakar Ash Shiddiig bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
mengerjakan shalat gerhana, maka Beliau berdiri dan dipanjangkan (lama) berdirinya, 
kemudian rukuk maka dipanjangkannya rukuk, kemudian berdiri lagi dan dipanjangkan 
berdirinya, kemudian rukuk maka dipanjangkannya rukuk, kemudian bangkit (dari rukuk), 
kemudian sujud dan memanjangkan sujudnya, kemudian mengangkat (kepala dari sujud), 
kemudian sujud dan memanjangkan sujudnya, kemudian berdiri lagi dan memanjangkan 
berdirinya, kemudian rukuk maka dipanjangkannya rukuk, kemudian berdiri (bangkit dari 
rukuk) dan dipanjangkan berdirinya, kemudian rukuk maka dipanjangkannya rukuk, 
kemudian bangkit (dari rukuk), kemudian sujud maka dipanjangkannya sujud, kemudian 
mengangkat (kepala dari sujud), lalu sujud dan dipanjangkannya sujud, selesai salam beliau 


bersabda: "Telah didekatkan surga kepadaku hingga seandainya aku dibenarkan (berani) 
untuk mengambilnya tentu aku akan bawakan kepada kalian kurma dari kurma-kurma 
didalamnya. Dan didekatkan juga neraka kepadaku hingga aku berkata, 'Wahai Rabb, aku 
bersama mereka. Tiba-tiba aku melihat seorang wanita'. Aku (Nafi')) menduga beliau 
mengatakan, "Dicakar-cakar oleh seekor kucing. Aku bertanya, 'Apa yang menyebabkan 
demikian? Mereka menjawab, 'Wanita tersebut menahan kucing tersebut hingga mati 
karena kelaparan karena dia tidak memberinya makan atau membiarkan kucing tersebut 
pergi mencari makan.' Nafi' berkata, "Aku menduga beliau mengatakan, "Mencari makan 
dari serangga di permukaan tanah'." 


Bab: Mengarahkan Pandangan Kepada Imam Ketika Shalat 


ر 22 


WE Pera MA عَْمَشْعَنَعْمَارَةبْنِ‎ ANGGA 5 Ea DE ISIS PA 
363 SAR Sa Pa 5 Pe Sala yaa eiz AN TN IA ES 
SA LE 


704. Telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 'Umarah dari Abu 
Ma'mar berkata, "Kami bertanya kepada Khabbab, apakah Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam membaca surah dalam shalat Zhuhur dan 'Ashar?" Dia menjawab, "Ya." Kami 
tanyakan lagi, "Bagaimana kalian bisa mengetahuinya?" Dia menjawab, "Dari gerakan 
jenggot Beliau." 


PEOR Bek galge لين صلل‎ AA An KE AA 


KA AS 93 SAI gah 


705. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Syu'ah 
berkata, Abu Ishag memberitakan kepada kami bahwa dia berkata, "Aku mendengar 
'Abdullah bin Yazid berkhutbah; Al Bara' menceritakan kepada kami -dan ia bukan seorang 
pendusta-, "Para sahabat jika shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, jika beliau 
mengangkat kepalanya dari rukuk, para sahabat tetap berdiri sampai mereka melihat beliau 
telah sujud." 


LA 


Ge E SA SAE Jaa PI Sis ra 


A 4 


ANG Ja يوسم‎ A SAE SE SIN ES JALAN 


PI EA KBK AS A PA KSAH 


IM 


سول 


> ص دو 


AA Z Pen? 22 وو‎ 
Sai Sgi ahia NS 


706. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari 'Abdullah bin 'Abbas berkata, "Pernah terjadi 
gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau 
melaksanakan shalat gerhana. Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, kami lihat tuan 
mengambil sesuatu saat di posisimu, lalu tuan mundur kembali?" Beliau menjawab: "Aku 
diperlihatkan surga, lalu aku diberikan setandan anggur. Jika aku mengambilnya niscaya 
kalian akan memakannya yang akan mengakibatkan terabaikannya urusan dunia." 


4 
= Pa 


na PN KA AIA Mk A ALA‏ و و 57 ا 


LA IM 
^ A س ور ص‎ 


7 مومه KALA Ok KA Pa‏ ر ٤ے NA‏ وور تر و 

CA NEG SG am asa Jab Ka an ع ليهو مَ‎ Jo 
fuí Z 7ه‎ . Po وش ع ا ل مر صا عه عر‎ 4 2 Î A < 
EK EN Ae IS TG s pakan ru 


707. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan berkata, telah menceritakan 
kepada kami Fulaih berkata, telah menceritakan kepada kami Hilal bin 'Ali dari Anas bin 
Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memimpin shalat kami, kemudian 
Beliau naik ke atas mimbar lalu memberi isyarat (menunjuk) dengan tangannya ke arah 
kiblat masjid seraya bersabda: "Sejak aku memimpin shalat kalian hingga sekarang, aku 
diperlihatkan surga dan neraka secara bersamaan di hadapan dinding ini. Dan aku belum 
pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini." Beliau mengucapkannya tiga kali. 


Bab: Mengarahkan Pandangan ke Langit Ketika Shalat 


ANEC JET عو‎ ME Mat ga CAN SAE SAS 
ر‎ Z TP 


P 


7 T Kg 7 4 Deen ر و ی‎ N MSN ور ر ت‎ 
KANGA NYA Kahi gd si) ANG EA SA ES NG 


A z x < - 7 - A 7 4 
AN يعو م‎ < 74 AKI LGARA end TAK eA NGANG 5 PA 


708. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Arubah berkata, 
telah menceritakan kepada kami Qatadah bahwa Anas bin Malik ia menceritakan kepada 
mereka, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kenapa orang-orang 
mengarahkan pandangan mereka ke langit ketika mereka sedang shalat? Suara beliau 
semakin tinggi hingga beliau bersabda: "Hendaklah mereka menghentikannya atau Allah 
benar-benar akan menyambar penglihatan mereka." 


Bab: Menoleh Ketika Shalat 


A LA ع ورو‎ AS AAS KH RANG AE 1 ANAA 7 
۳ 


<2 ZNA SE < SNN ر اور 22 د‎ r NS 
AANG اختلاس‎ RISA الاتقا تِن‎ A Je ANG AJE 
Pa Pena 


709. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abu Al Ahwash berkata, telah menceritakan kepada kami Asy'ats bin Sulaim dari Bapaknya 
dari Masruq dari 'Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam tentang menoleh dalam shalat." Maka Beliau bersabda: "Itu adalah sambaran yang 
sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap shalatnya hamba." 


Sean EN صل‎ ANA En RN فيان عن‎ ha YES Sha 
Hadba SIARAN ابا‎ ANAK YEN KANGINAN diah 


710. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat 
dengan mengenakan baju yang ada gambarnya, beliau lalu bersabda: "Gambar-gambar pada 
pakaian ini menggangguku. Kembalikanlah kepada Abu Jahm, agar dia mengganti dengan 
pakaian yang terbuat dari bulu kasar yang tidak bergambar." 


Bab: Apakah Orang Yang Sedang Shalat Boleh Menoleh Karena Adanya Sesuatu 
atau Melihat Sesuatu atau Adanya Dahak di Arah Oiblat? 


asah SEN IA AL AE عن افع‎ ENI ن سوي قال‎ PKB Si 


358 IS 3S n P Sg 


A 


= هو 3ر“ و‎ A و . 4 لحل‎ TI z ےب‎ ra 2 EA اح‎ 6 
NI INN ARED A E AAEE و جهو فلا‎ Sa الصلاةفإنا‎ 
AN 


711. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat ludah di dinding arah kiblat masjid. Saat itu Beliau sedang shalat di 
hadapan orang banyak, beliau kemudian menggosoknya seraya mengatakan: "Sesungguhnya 
seseorang dari kalian ketika berdiri shalat, dia sedang berhadapan dengan Allah. Maka itu 
janganlah dia meludah ke arah depannya ketika dia sedang shalat." Hadits ini dikuatkan oleh 
Musa bin 'Uqbah dan Ibnu Abu Rawwad dari Nafi'. 


Ms ANA Ea Bahan SAS IE Kar ا‎ 


A 


š SAH AAN تدم‎ APA Naba, PERASA 

dala a POS a Ap sp JA 

LIA PA Mb apa a PA NN PAN, BARA 
دَلِكَالَيَوَم‎ Sisa 


712. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah telah menceritakan 
kepada kami Laits bin Sa'd dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku 


Anas bin Malik berkata, "Ketika Kaum Muslimin melaksanakan shalat Fajar tidak ada sesuatu 
yang mengagetkan mereka kecuali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang tiba-tiba 
membuka tabir kamar Aisyah sambil memandang ke arah mereka. Saat itu mereka sudah 
berbaris dalam shaf, beliau tersenyum lalu tertawa. Maka Abu Bakar berniat mundur ke 
belakang untuk mempersilakan beliau masuk dalam shaf, karena menduga beliau akan 
keluar. Dan Kaum Muslimin hampir saja terfitnah (berpaling dan memutus) dalam shalat 
mereka. Namun ternyata Beliau memberi isyarat kepada mereka: "Teruskanlah shalat 
kalian." Beliau kemudian menutup tabir, dan setelah itu beliau meninggal pada hari itu juga." 


Bab: Wajibnya Membaca (Surah Al-Fatihah) Bagi Imam dan Ma'mum dalam Setiap 
Shalat, Baik Ketika Mugim Maupun Sedang Bepergian, Baik Shalat Jahriyah (suara 
dikeraskan) Maupun Sirriyyah 


Tadi 


JENIS AS PE Kab MENE NG JET عو‎ PASI حَدَنَامُوسَى‎ 
YA 33 AN KANG CE An abas EN ni gg 
بو إِسَحَاقَ‎ AJE صي‎ asa NDENG gan Nad ا‎ Kal GG NG Ja 36 Nana 

Aka Isi مم‎ jaka gale: Bea AN Ae HA 


A 


JINGGA aa يابا ان6‎ A Se Aga sad NA کار‎ 


IM 


Ss oa ASN AN ate Jl i 
KAA TEKAN, KIE KATANYA مم‎ SA بی‎ SA en 


ANY AIA الْقَضِيَدَكَالَسَعَدٌ َمَاوَ‎ AIN AS 
TANYA 2538 BIL 38 AE IPO SA AE NESE 3) 


Has 


bea ea كيد‎ Iyan is a a BAS AN 
ADANG PI PIR I NYA 


713. Telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdul Malik bin 'Umair dari Jabir bin 
Samrah berkata, "Penduduk Kufah mengadukan Sa'd (bin Abu Wagash) kepada 'Umar. Maka 
'Umar menggantinya dengan 'Ammar. Mereka mengadukan Sa'd karena dianggap tidak baik 
dalam shalatnya. Maka Sa'd dikirim kepada 'Umar dan ditanya, "Wahai Abu Ishag, penduduk 
Kufah menganggap kamu tidak baik dalam shalat?" Abu Ishag menjawab, "Demi Allah, aku 
memimpin shalat mereka sebagaimana shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Tidaklah aku mengurangi sedikitpun dalam melaksanakan shalat 'Isya bersama mereka. Aku 
memanjangkan bacaan pada dua rakaat pertama dan aku pendekkan pada dua rakaat yang 
akhir." 'Umar berkata, "wahai Abu Ishaq, kami juga menganggap begitu terhadapmu." 
Kemudian 'Umar mengutus seorang atau beberapa orang bersama Sa'd ke Kufah. Orang itu 
kemudian bertanya kepada para penduduk tentang Sa'd, tidak ada satupun masjid yang 


dikunjungi tanpa menanyakan tentang Sa'd, mereka semua mengagumi Sa'd dan 
mengenalnya dengan baik. Hingga akhirnya sampai ke sebuah masjid milik bani "Abs, lalu 
salah seorang dari mereka yang bernama Usamah bin Oatadah dengan nama panggilan Abu 
Sa'dah berkata, "Jika kalian minta pendapat kami, maka kami katakan bahwa Sa'd adalah 
seorang yang tidak memudahkan pasukan, bila membagi tidak sama dan tidak adil dalam 
mengambil keputusan." Maka Sa'd berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan berdo'a dengan 
tiga do'a: Ya Allah jika dia, hambamu ini, berdusta, dan mengatakan ini dengan maksud riya' 
atau sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya dan campakkanlah 
dia dengan berbagai fitnah." Setelah beberapa masa kemudian, orang tersebut bila ditanya 
mengapa keadaannya jadi sengsara begitu, maka ia menjawab, "Aku orang tua renta yang 
terkena fitnah akibat do'anya Sa'd." 'Abdul Malik berkata, "Aku sendiri melihat kedua alisnya 
telah panjang ke bawah menutupi kedua matanya, dan sungguh dia tersia-siakan saat 
berada di jalan-jalan." 


gae بيع‎ Na yasa BA tê PN as 364, MASA SAS EMS Kg SAAL A 
AS NANTI sale PAT الله‎ PAN PA an LA 


£ r 


714. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Adullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Mahmud bin Ar Rabi' 
dari 'Ubadah bin Ash Shamit, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak 
ada shalat bagi yang tidak membaca Faatihatul Kitab (Al Fatihah)." 

éag s نويد‎ e E کن عن‎ SEE DE 


Mb Pan 2 A 


2 ربوسو ارتلا و1 کک و‎ 
2 wah 6 WA SING Ji Jaba NI عَلَيْهوَسَلَم‎ 


Pg 


a A ا‎ Pa II Hala ATA A er D 
Pei Sea Sen S3 


715. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu 
Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk 
ke masjid, lalu ada juga seorang laki-laki masuk Masjid dan langsung shalat kemudian 
memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau menjawab dan berkata 
kepadanya, "Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!" Maka orang itu 
mengulangi shalatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi kemudian datang menghadap 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan memberi salam. Namun Beliau kembali berkata: 
"Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum shalat!" Beliau memerintahkan orang 
ini sampai tiga kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, "Demi Dzat yang mengutus 


Tuan dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Maka ajarkkanlah aku!" 
Beliau lantas berkata: "Jika kamu berdiri untuk shalat maka mulailah dengan takbir, lalu 
bacalah apa yang mudah buatmu dari Al Qur'an kemudian rukuklah sampai benar-benar 
rukuk dengan thuma'ninah (tenang), lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, 
lalu sujudlah sampai hingga benar-benar thuma'ninah, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk 
hingga benar-benar duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu 
dalam seluruh shalat (rakaat) mu." 


REI pe عَوَائَةعَنَعَبَد الْمَلِكَبن عَمَير‎ PU بو‎ An 


: 
pd rad Z pd 


Sg 


A r 
E 


Seu MA BAGAN PANA ahasi an 
OEA ETE a Ios AN 


n 


716. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari 'Abdul Malik bin 'Umair dari Jabir bin Samrah berkata, Sa'd berkata, 
"Aku pernah mengimami mereka di antara dua shalat pada malam hari (Maghrib atau Isya) 
sebagaimana shalatnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, dan aku mengurangi 
sedikitpun. Aku memanjangkan bacaan pada dua rakaat pertama dan aku pendekkan pada 
dua rakaat yang akhir." 'Umar? radliallahu 'anhu lalu berkata, "Begitulah anggapan kami 
terhadapmu." 


Bab: Bacaan dalam Shalat Zhuhur 


” 


BILANG bag NE giaa sb TA ea era NGA دا‎ 
الڪ كاب وسور كين يُطَوَلفي‎ PERANAN Ya etan کن‎ Adira Turi 
NG ya ESA, dal IE TA AN NIA و‎ AN 
ES ANI NS يطو لغ الو‎ Se 


717. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada dua rakaat pertama dalam shalat Zhuhur membaca Al 
Fatihah dan dua surah, beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan pada 
rakaat kedua, dan terkadang beliau memperdengarkan bacaannya. Dalam shalat Ashar 
beliau membaca Al Fatihah dan dua surah, dan memanjangkan pada rakaat yang pertama. 
Demikian pula dalam shalat Shubuh, beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan 
memendekkakan pada rakaat kedua." 


SS F ALE NGING J as SA PAA 


- ad 


NING‏ صل ad PN ed PN‏ قلا بي َك كغر فو قا 
AA gaweh‏ 


718. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada 
kami Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan 
kepadaku 'Umarah dari Abu Ma'mar berkata, "Kami bertanya kepada Khabbab, apakah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca surah dalam shalat Zhuhur dan 'Ashar?" Dia 
menjawab, "Ya." Kami tanyakan lagi, "Bagaimana kalian bisa mengetahuinya?" Dia 
menjawab, "Dari gerakan jenggot beliau." 


Bab: Bacaan dalam Shalat 'Ashar 

SBIS PAN GE pb NE ak NGE NGING جد‎ ES اد‎ 

saa MN PA PANE: aa Par AAA باب ني لكرج‎ 
دَقِرَاءَتَهُكَالَبِاصَطِرَابِلِحَيْتِه‎ PAK 


719. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah dari Abu Ma'mar berkata, "Aku bertanya 
kepada Khabbab bin Al Arat, 'Apakah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membaca surah 
dalam shalat Zhuhur dan 'Ashar? ' Dia menjawab, "Ya." Kami tanyakan lagi, "Bagaimana 
kalian bisa mengetahui bacaan Beliau?" Dia menjawab, "Dari gerakan jenggot Beliau." 


KR‏ 434 انر اهم حنم ها ع ْيَحْتَى بر أب AN ABE KANE AS‏ گان 
PEENE? Saka gara AEE‏ وَالْعَضرِبِقَاتِحَةِأَحكتَاب وَسُورَوِسُورَةٍ 
KRE IEA‏ 


720. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim dari Hisyam dari Yahya bin Abu 
Katsir dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pada dua rakaat pertama dalam shalat Zhuhur dan 'Ashar membaca Al Fatihah dan 
surah masing-masing, dan terkadang Beliau memperdengarkannya kepada kami ayat yang 
dibacanya." 


Bab: Bacaan dalam Shalat Maghrib 


ee عبد اله‎ ang ان شاب‎ NAH 5 WEA Kar 


we 


P 


GENENG pa AN pan INA JG KE‏ وال 
pan 33 EP: tg‏ 4 ور + A G‏ 
IE AA SSI‏ مَاسَعِعَتٌمِنْرَسُولٍ اللَوَصَلَ الل Saga‏ 


Wa gd 
2 


Aa) 


ای نهدا 


721. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu 
'Abbas? radliallahu "anhu dia mengatakan bahwa Ummu Al Fadlil pernah mendengarnya 
membaca Wal mursalaati 'urfa. Maka Ummu Al Fadll pun berkata, "Wahai ananda, bacaan 


surahmu ini telah mengingatkan aku. Sungguh itu adalah surah terakhir yang aku dengar 
dibaca oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau membacanya pada shalat 
Maghrib." 


ANG Z A LA مو‎ « < RGA a و‎ EU 0 LT 7 واه ورم‎ 7 r عو‎ Pa KAP 
IÉ NE abi AN IE SEA NET Pot عاص‎ PASS 
0 م رر هوم + ر‎ P a 9 PN و و نا عا عق ب‎ gag KANG 

قال ل ر Mao SAI Gi Mia ba pas‏ وقد سمغت Sea po ANN‏ سَلم َقَرَ أبطولى 

rta Z 2 ر ر ص‎ 2. WP 

الطوليين 

722. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah 
dari 'Urwah bin Az Zubair dari Marwan bin Al Hakam berkata, " Zaid bin Tsabit berkata 
kepdaku, "Kenapa kamu dalam shalat Maghrib membaca surah-surah yang pendek? 
Sungguh aku pernah mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam membaca dengan surah- 


surah yang panjang." 


Bab: Jahriyah (mengeraskan bacaan) dalam Shalat Maghrib 


- 2 - 
P‏ 
سَ و وو و ر ع و ماس ع 


AS 2 a Tg Pa » a Hara 5 ba Aas 2 A ر کےا رر‎ 
Janie pakan بن‎ MA بن‎ Kasa EME عن ابن‎ Sea 


PA 5‏ ی 


AN 


w 2 g 


A PAPAA NEARS‏ أف الْمَعْرب بالطور 


723. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Bapaknya 
berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat 
Maghrib membaca "Ath-Thur." 


Bab: Jahriyah (mengeraskan bacaan) dalam Shalat 'Isya' 


Kel ht» A kaz Í AZ ا‎ Ex Laik Tas “2 ميم‎ ALZ par kirri, 

AEA | AWAN ee PARA SAS TEH KAN PAS 

AN Lana Ken و‎ La 3 2 RA #8 ره‎ TANGAN era ل‎ hat “- AF a 

D Ea AAN Je حلفأ ي الاسم‎ SA 

A PAG 5. و‎ 56 

آسجد ا حتی ألقاه 

724. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 

kami Mu'tamir dari Bapaknya dari Bakar dari Abu Rafi' berkata, "Aku shalat 'Isya bersama 

Abu Hurairah, lalu ia membaca 'IDZAS SAMAA'UNSYAOOAT' lalu dia sujud, maka hal itu 

kemudian aku tanyakan kepadanya. Maka dia menjawab, "Aku pernah sujud bersama di 

belakang Abu Al Oashim (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) dalam ayat tersebut, dan aku 
akan selalu sujud di dalamnya hingga aku berjumpa dengannya." 


A r 


: 2 هورم‎ Í dus 72 3 tu 2 PN an pra! Z 2 KIWA 
336 ala sja Jo AN TAN الْوَلِيدِقَالَحَدَتْمَاشْعْبَةَعَنَعَدِيٌقَالَتَمِعَتٌ‎ ga حَدَثْمَا‎ 


85 Ap P 0 ع2‎ 5 7> . E 2 NA Kp E 
03 abu AS فيالعشاءفي‎ WL سقر‎ 
z 


725. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari 'Adi berkata, "Aku mendengar Al Bara', bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika safar (bepergian) pada shalat 'Isya membaca pada salah satu dari dua 
rakaatnya dengan 'WAT TIINI WAZ ZAITUUN'." 


Bab: Membaca Surah Al-Insyigag (ada ayat sujud tilawah) dalam Shalat 'Isya' 


Selingan KE SESI Aa Saba en 


هر 53 SARA | SAK‏ فَسَجَدَكَفُلثُمَاهَذْوِقَالَسَجَدَ bahan‏ حلفأ ي الاسم صل ا 
A SI a‏ 


726. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai' berkata, telah menceritakan kepadaku At Taimi dari Bakar dari Abu Rafi' 
berkata, "Aku shalat 'Isya bersama Abu Hurairah, lalu ia membaca 'IDZAS 
SAMAA'UNSYAOOAT' lalu ia sujud. Maka aku pun bertanya kepadanya kenapa melakukan 
hal tersebut. Dia lantas menjawab, "Aku pernah sujud di belakang Abu Al Qashim (Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam) setelah membaca surah tersebut, dan aku akan selalu sujud di 
dalamnya hingga aku berjumpa dengannya." 


Bab: Bacaan dalam Shalat 'Isya' 


Sar BELA AN St ANG ANA AN ور ور 3 كَالَحَدَتنَام‎ PE Fa کا‎ 
0 2 


PA pa LE ES pel KANYA sen APE is ala yaa Hae DIA 


KA Wi 
os P 


727. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada 
kami Mis'ar berkata, telah menceritakan kepada kami 'Adi bin Tsabit bahwa dia mendengan 
Al Bara berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca 'WAT TIINI WAZ 
ZAITUUN' pada shalat 'Isya. Dan belum pernah aku mendengar seseorang yang suaranya 
atau bacaan lebih baik dari beliau." 


Bab: Memanjangkan Bacaan al-Qur'an Pada Dua Raka'at Pertama dan 
Meniadakannya Pada Dua Raka'at Terakhir 


تايانب ڪر ب قال دتا dis NG o HAN A‏ سيعت جابر 


Era, é E RAFE Saaai بی سمر قال قال‎ 
LE aga Galah AS Pn کين وآ آلو‎ Ng 


A Pd 


Si sad NK í Bui 


E 


728. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'ah dari Abu 'Aun Muhammad bin Ubaidullah Ats Tsagafi berkata, Aku 
mendengar Jabir bin Samrah berkata, "Umar berkata kepada Sa'd, "Orang-orang banyak 
mengeluhkan tentangmu hingga dalam masalah shalat!" Maka Sa'd menjelaskan, "Dalam 
shalat aku selalu memanjangkan bacaan pada dua rakaat pertama dan aku pendekkan pada 
dua rakaat yang akhir. Dan tidak ada yang aku ubah dari apa yang aku dapat ambil dari 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam." 'Umar berkata, "Kamu benar. Aku juga menganggap 
kamu seperti itu." 


Bab: Bacaan dalam Shalat Fajar (Shubuh) 


A A [í Pa 24 A 


ENI LANA PAEAS AAFAA at 
Pena يوسم لالط‎ xisi DIA ات قَقَالَ‎ RM AS 
ده‎ AGE PLAN ga MI 


“ 


4 


PAI REI N ولا يحب‎ NE Gail بأ خير‎ 
7 2 - و‎ 06 Pee 4 2.16 p an Bia 2 2 
BN السَِينَإِلَ‎ KUBA جَلِيسَهُوَكَانَيَقَرَأَف الَكَعَكَينَوَ‎ AS 


729. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Sayyar bin Salamah berkata, "Aku dan 
bapakku datang menemui Abu Barzah Al Aslami, lalu kami bertanya kepadanya tangtang 
waktu-waktu shalat." Dia lalu berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 
shalat Zhuhur ketika matahari sudah condong, shalat 'Ashar saat seseorang kembali ke ujung 
Kota Madinah sementara matahari masih panas, dan aku lupa apa yang dijelaskannya 
tentang shalat Maghrib. Dan tidak jarang Beliau mengakhirkan pelaksanaan shalat 'Isya 
hingga sepertiga malam yang akhir, beliau tidak menyukai tidur sebelum shalat Isya dan 
mengobrol sesudahnya. Dan Beliau melaksanakan shalat Shubuh pada waktu dimana bila 
sudah selesai, seseorang akan dapat mengenali siapa yang shalat di sampingnya. Beliau 
membaca surah dalam shalat Shubuh pada kedua rakaatnya, atau salah satunya kira-kira 
enam puluh hingga seratus ayat." 


Ken خن‎ KI جُر یچ‎ TE AGAN ak mn aa 


BELA اليه وسم‎ YP gan KAI RSS SI BELA هر يره رضي‎ 


Ada woh Aa Sh SANGANG HN‏ آنِ 


730. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 'Atha bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Pada setiap 
rakaat ada bacaannya. Apa yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam perdengarkan 
(keraskan) bacaannya kepada kami maka kamipun akan perdengarkan kepada kalian, dan 
apa yang Beliau sembunyikan (tidak mengeraskan bacaan) kepada kami, maka kamipun tidak 


7 


م مو ?4 


MR: 


mengeraskannya kepada kalian. Jika kalian tidak tambah selain Al Fatihah, maka itu sudah 
cukup. Namun bila kalian tambah setelahnya itu lebih baik." 


Bab: Jahriyah (mengeraskan bacaan) dalam Shalat Fajar (Shubuh) 


Z 
7 


SAS‏ مم ده قال PAI EN NE NGE PNS‏ ايو dee IS‏ جو عَنْ 
ae mania baka TEKAN ANISA en a‏ 
TA TAN sdh bapa‏ بين حبر السَّمَاءِوَ a‏ 


A 
6 


WE EL pel GAN جيل یئارک‎ aa dab KA 


Pu 


HNS NBA i لَه وعدت اذ‎ JAN pêng sata اما حال‎ Ka 
Mau Saai E MAAN jaan INA PA 
MRI A A “aga 
السَّمَاءِفَهِمَالِكَحِينَ‎ AE ا هداو اناي ڪال بيك ڪه و کي‎ JUAN Pergi aG 
ریو نر 3ری‎ gada AAN La Ma SAN Aa 


A 


A 
4 567 


ce NEG من الْجِنٌ)‎ SELANG de Idi لَيَدِوَمَلَّم‎ 2. Abe JENG NG 
ليقو ل الجن‎ 


731. Telah menceritakan kepada kami Musadad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyr -dia adalah Ja'far bin Abu Wahsyiyyah- dari Sa'id bin Jubair dari 
'Abdullah bin 'Abbas berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama sekelompok 
sahabat berangkat menuju pasar 'Ukazh. Saat itu telah ada penghalang antara setan dan 
berita-berita langit dimana telah dikirim kabut kepada setan sebagai penghalang. Maka 
setan-setan kembali menemui kaumnya, lalu kaumnya berkata, "Apa yang terjadi dengan 
kalian?" Setan-setan tersebut menjawab, "Telah ada penghalang antara kami dan berita- 
berita langit dengan dikirimnya kabut." Kaumnya berkata, "Tidak ada penghalang antara 
kalian dan berita-berita langit kecuali telah ada sesuatu yang terjadi. Pergilah kalian ke 
seluruh penjuru timur bumi dan baratnya, lalu perhatikanlah apa penghalang yang ada 
antara kalian dan berita-berita langit!" Maka berangkatlah setan-setan yang ada di Tihamah 
untuk mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat Beliau yang sedang 
berada di pasar 'Ukazh. Saat itu beliau dan para sahabat sedang melaksanakan shalat fajar. 
Ketika setan-setan itu mendengar Al Our'an, mereka menyimaknya dengan baik hingga 
mereka pun berkata, "Demi Allah, inilah yang menjadi penghalang antara kalian dan berita- 
berita langit." Dan perkataan ini pula yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum 
mereka. Lantas mereka berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami 
telah mendengarkan Al Ouran yang menakjubkan. (Yang) memberi petunjuk kepada jalan 
yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan 
seseorangpun dengan Tuhan kami) ' (Os. Al Jin: 1-2). Maka kemudian Allah menurunkan 


wahyu kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam: "Katakanlah (hai Muhammad): "Telah 
diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al Our'an)) ' 
(Os. Al Jin: 1). Yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin." 


245 


ر ر ANG‏ ر WR A‏ اا و ر م : رم وام 22 On LI‏ 0 4 
حَدَتمَامْسَدَدُقَالَحَدَتَمَاإِنَمَاعِيلقَالَحَدَتْمَاأَيُو AE aa Kena‏ قال قرأ AN‏ صل اله 


A AA 


8 Pa OA YAAA 2: GANG ا و رو ر ر ا‎ 
رسو اللَهأسَوَة‎ IS AN SA 5) AKSES gala ka saé 


Ona 


732. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca (dengan suara dikeraskan) sesuai apa 
yang diperintahkan dan juga diam (tidak mengeraskan) sesuai apa yang diperintahkan '(Dan 
tidaklah Rabbmu lupa) ' (Qs. Maryam: 64). (Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu 
suri teladan yang baik bagimu) ' (Qs. Al Ahzab: 21). 


Bab: Menggabungkan bacaan Dua Surah dalam Satu Raka'at Dan Membaca Ayat- 
ayat Akhir Suatu Surah atau Membaca Satu demi Satu Surah 


A AA AZ 7 5 ديج مسد م‎ EAA Sam ر کر‎ Anta KA 
Ja ga AN إل‎ JI SAE JAN TEJ aa آدَمْكَالَحَدَتْتَاشْعْبَةَعَنَعَمَرو‎ CSS 


KA ko NS IN PLAN LA EN RIAS RAN JARAN 8 
z% A 02 Gan, Z 2 ر و ر ہے‎ 2, %4 

AS SIS سور كيني‎ aN iyah وَسَلم يقر نبي فڏ کر عِشَرِ نسو‎ 
733. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Amru bin Murrah berkata, aku mendengar Abu Wa'il berkata, "Seorang laki-laki 
datang kepada Ibnu Mas'ud lalu berkata, "Tadi malam aku membaca surat-surat Al 
Musfashal dalam satu rakaat." Ibnu Mas'ud berkata, "Hah! (cepat sekali kamu dalam 
membaca), ini seperti membaca syair! Sungguh aku mengetahui surah-surah sepadan 
(panjangnya) yang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam gabungkan saat membaca." Ibnu Mas'ud 
kemudian menyebutkan dua puluh surah dari Al Mufashshal (yang dibaca oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam), yakni dua surah untuk setiap rakaat." 


Bab: Membaca Surah Al-Fatihah Pada Dua Raka'at Terakhir 


g nA rA A Z 7 5 

e MÎ ts LENGE f د عدي ااه‎ 272 LAS nak. NS KNA A ANGET E 
berangan عَنَ‎ SPS همام عن‎ Was قال‎ Jae] ar سی‎ sa SAS 
2 و و و‎ » A nata a Aa gs 9 P A 
Fee تينو ف الرَ كعتين الا خر‎ KR N آأفي الظهر‎ E aaa 
ور‎ AA SIN E la E ور ص روا‎ Ban A 04 
MANGA ISA ANA كعَة الأو‎ SIN و دس معتا ال يهو يطو لف‎ LI 

ل 

TAGS 


734. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammam dari Yahya dari 'Abdullah bin Abu Oatadah dari Bapaknya, bahwa Nabi 


shallallahu "alaihi wasallam dalam shalat Zhuhur membaca Al Fathihah dan dua surah pada 
dua rakaat pertama. Dan pada dua rakaat akhir membaca Al Fatihah, yang terkadang ayat 
yang beliau baca terdengar. Beliau memanjangkannya pada rakaat pertama, dan pada rakaat 
keduanya tidak sepanjang pada rakaat pertama. Beliau lakukan seperti ini juga dalam shalat 
'Ashar, begitu pula pada shalat Shubuh." 


Bab: Orang Yang Tidak Mengeraskan Bacaan Pada Shalat Zhuhur dan 'Ashar 


i AZ A mai Wi 
HA AS WNA UPI 


A 


5 


Mene قال ةكلام‎ adis HN aa MEI أ کان ر سول‎ 
KAA GL 


735. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Abu Ma'mar, aku bertanya 
kepada Khabbab, "Apakah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membaca surah dalam 
shalat Zhuhur dan 'Ashar?" Dia menjawab, "Ya." Kami tanyakan lagi, "Bagaimana kamu bisa 
mengetahuinya?" Dia menjawab, "Dari gerakan jenggot Beliau." 


Bab: Jika Imam Memperdengarkan Bacaan Ayat (Pada Shalat Siriyah) 


BEA SAS يَحْيَى باي‎ SAN MA وس‎ ab 
KANGEN PA asa Par MIN Gi 
d Í ik ف اللا‎ EE A A E وال و‎ Kana 


736. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Auza'i telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir telah menceritakan 
kepadaku 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
membaca Al Fathihah dan dua surah pada dua rakaat pertama dalam shalat Zhuhur dan 
'Ashar. Terkadang beliau memperdengarkan (mengeraskan bacaan) ayat yang dibacanya, 
dan beliau biasa memanjangkannya pada rakaat pertama." 


Bab: Memanjangkan Bacaan Surah Pada Raka'at Pertama 


4 


AAA in a SIR An ا‎ 
Mega فصر ف َة َكَل‎ ji Ya َة اذو‎ NGING da sahé 
SA 

737. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Hisyam 


dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari Bapaknya, bahwa Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam dalam shalat Zhuhur memanjangkan bacaan pada rakaat 


pertama dan memendekkannya pada rakaat kedua. Beliau lakukan pula seperti itu pada 
shalat Shubuh." 


Bab: Imam Mengeraskan Bacaan "Amin" 


IK سويد اميو‎ nadak ss 


BAR ماماو‎ GAN IE صل اليه وسم‎ ANN BN LA الوَحَمَن‎ 


je Ba Ra ہے‎ 


BEN, 2631‏ اماي ك قا قال ابش اپو كَانَرَسُو ل الله PAE i Near‏ 
PAKA‏ 


738. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 
'Abdurrahman bahwa keduanya mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika Imam membaca 'Amiin', maka bacalah 'Amiin', 
karena barangsiapa bacaan 'Amiin' nya bersamaan dengan bacaan Malaikat, maka dosanya 
yang telah lalu akan diampuni." Ibnu Syihab berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
juga membaca amin." 


Bab: Keutamaan Membaca "Amin" 


4 


AS NO 21-34 an 514 

AN) gang‏ صل الله la ja‏ قال 
A a 3 2 0 2 5 “3‏ 

ab pap EUR ga 5 5 NGANAH) 


A 


CA Binal ANGEN PEA TS AJE 


Man 


739. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian 'Amiin' dan para 
Malaikat yang ada di langit juga membaca 'Amiin', lalu bacaan salah satunya bersamaan 
dengan bacaan yang lain, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." 


Bab: Ma'mum Mengeraskan Bacaan "Amin" 


e 5 7 5 2,‏ و ر و رو Z‏ ر ص م و u‏ م s2. A Z,‏ 
AI ANA‏ بن عن مالك ڪن مي مولا ي کر نأي صَالِج bli BI EA‏ 
pak EN AA‏ سم قال AN BBI‏ عي pakai‏ ب ع ق Gaal!‏ 


MAN a a... 


IM 


Wa 2 E A ر‎ 
Di BA ES الله عليه وسلم و‎ be هرَيّرَةعَنَ النْبِيْ‎ 


740. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Sumayya 
mantan budak Abu Bakar, dari Abu Shalih As Siman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 


22 ALAN 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika Imam membaca GHAIRIL MAGHDLUUBI 'ALAIHIM 
WALADL DLAALLIIN, maka ucapkanlah 'AMIIN'. Karena siapa yang ucapan 'AMIIN' nya 
bersamaan dengan 'AMIIN' nya Malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." 
Hadits ini dikuatkan oleh Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Nu'aim Al Mujmir dari Abu Hurairah." 


Bab: Jika Seseorang Rukuk Diluar Barisan (Belum Sampai Dalam Shaf) 


اتاو سىئ نای لقال Pen‏ عَنَالْأَعَلَموَهٌ A‏ عَنالْحَسَنٍعَ نأب AEE S‏ £ 


aké EN Pe NAGA SANG basi كَل‎ AE ملم وهو‎ agak SEN Je) 
KENA وَل او لا‎ 


741. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammam dari Al A'lam -yaitu Ziyad- dari Al Hasan dari Abu Bakrah, bahwa dia pernah 
mendapati Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang rukuk, maka dia pun ikut rukuk sebelum 
sampai ke dalam barisan shaf. Kemudian dia menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: "Semoga Allah 
menambah semangat kepadamu, namun jangan diulang kembali." 


Bab: Menyempurnakan Takbir Dalam Rukuk 


kaa aa GRAN Ega ASN SS 
PAR صلا كُنَا‎ Jen MGG s65 Jós a رضي‎ Kaka 


2 
GAN IM 


SS 65 NA asas A SA a 


742. Telah menceritakan kepada kami Ishaq Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada 
kami Khalid dari Al Jurairi dari Abu Al A'la dari Mutharrif dari 'Imran bin Hushain berkata, 
"Dia shalat bersama 'Ali? radliallahu 'anhu di Bashrah. Lalu ia berkata, "Orang ini 
mengingatkan kami tentang shalat yang kami lakukan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dia menyebutkan bahwa Beliau bertakbir setiap mengangkat tangan dan setiap 
menurunkan tangan." 


aA 


Aai- ANN SAS AN AA Kid KAU ANG 
0 ل‎ A Peru KANG. 
AA AN JS SPA 3 jak Wb kd 
A ود‎ 
743. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, bahwa dia shalat 
mengimami para sahabat, Abu Hurairah lalu takbir setiap menurunkan tangan dan setiap 


mengangkat tangan. Selesai shalat ia berkata, "Sungguh, aku adalah orang yang shalatnya 
paling mirip dengan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam daripada kalian semua." 


0 
AN 
N 
Na 
ex 
= 
IN 
N 


Bab: Menyempurnakan Takbir Dalam Sujud 


Sana ير‎ Aga NE a NG NAN بُو‎ Ajak 


Ag A 


KARENA Si D AE AHA 


KESAN SI Bona AAN الصَّلَاةأَحَدَبِيَدِيعِمْرَانُة‎ SUS E Na 


2A 


yaa AN DANA IN aa PUN ANA 


744. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad dari Ghailan bin Jarir dari Mutharrif bin 'Abdullah berkata, "Aku dan 'Imran 
bin Hushain shalat di belakang 'Ali bin Abu Thalib? radliallahu 'anhu. Ali bertakbir ketika 
sujud, ketika mengangkat kepalanya, dan ketika bangkit dari dua rakaat (menuju rakaat tiga). 
Selesai 'Imran bin Hushain memegang tanganku seraya berkata, "Sunguh dia telah 
mengingatkan aku tentang shalatnya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam." Atau dia 
berkata, "Sungguh dia telah shalat bersama kami dengan shalatnya Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam." 


ASA قال‎ a 


[4 E P 2 
2 2 x 


ena age ف‎ 


A 


KN 18 


745. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun berkata, telah menceritakan kepada 
kami Husyaim dari Abu Bisyr dari 'Ikrimah berkata, "Aku melihat seseorang shalat di dekat 
Magam (Masjidil Haram), lalu dia bertakbir pada setiap menurunkan tangan, setiap 
mengangkat tangan dan ketika berdiri dan turun." Aku lalu kabarkan hal itu kepada Ibnu 
'Abbas radliallahu "anhu, maka ia berkata, "Bagaimana kamu ini, bukankah memang begitu 


pu 


caranya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalatnya! 


LAN 


Bab: Membaca Takbir Ketika Bangkit dari Sujud 


K o EOE ر رو‎ ta 7 م‎ > “ANG ALAT 2 ر هيم‎ 
Sapa HE ena مُعَنَّ قاد معن عكر‎ ANING Jae EN سی‎ ya SIS 
Aa کو‎ ٣ و وو ا‎ 20727 2.2, WE 

Ka هأ مى ققال كىك آمك سئه‎ ATEETAN T AS Sop Fe 313 Je 


A Cu Ke - Cu red 4 50 
aa ke ANA A ANG AK JASA قال مو‎ Eat a haghe 


746. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Hammam dari Qatadah dari 'Ikrimah berkata, "Aku shalat di belakang seorang syaikh di 
Makkah. Orang itu bertakbir sejumlah dua puluh dua kali. Lalu aku katakan kepada Ibnu 
Abbas, 'Betapa bodohnya orangitu!" Maka Ibnu 'Abbas pun berkata, "Celaka kamu. Sungguh 
dia telah mempraktekkan sunnah yang dicontohlan oleh Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi 
wasallam." Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada 
kami Qatadah telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah. 


3 NE DaN TAB MEN un SEA asas 


NG | Jag Asa 1 AN AN Sena PR, PANA SAI 
A PAN م‎ ARAN, و٣ ر ر را سوم و‎ set وف وسو‎ e و سے د و‎ 
A3 PAS لمن ال‎ SALA LI AAS جنير‎ PRA ASM JK 
Az وص‎ LK o KATA o, fya z د وم‎ bAs م تيان‎ A 2114-1 da 
2 PSA PAN EA EA AE JEANS RU 23 
SEKATA NK DA ا‎ 2 AA Da و‎ d SAI Da 2 
الصلاة كلها حى‎ GAS Jaka AAA ah gena PEN Pama يك‎ ATA 5 sa 
س ور د وے ره ده‎ AN 5 
Ga ANA Sasa A a ویک‎ ai 
747. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar 
bin 'Abdurrahman bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam shalat, beliau takbir saat memulai berdiri (takbiratul Ikram), kemudian ketika 
akan rukuk sambil membaca: 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (semoga Allah mendengar 
orang yang memuji-Nya) ' ketika mengangkat punggungnya dari rukuk, dalam saat posisi 
berdiri baliau membaca: RABBANAA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, milik-Mu lah segala 
pujian) '." 'Abdullah bin Shalih dari Al Laits menyebutkan, "WA LAKAL HAMDU', kemudian 
bertakbir ketika turun (sujud), kemudian bertakbir ketika mengangkat kepala (dari sujud), 
lalu bertakbir ketika sujud dan ketika mengangkat kepalanya (dari sujud), kemudian Beliau 


melakukan seperti itu dalam shalat seluruhnya hingga selesai. Dan beliau juga bertakbir 
ketika bangkit dari dua rakaat setelah duduk (tasyahud awal)." 


Bab: Meletakkan Kedua Telapak Tangan di atas Lutut Ketika Rukuk 


“5 


9 فد قول ایال جب‎ Nadi ia AA LANG ةنا ي يعور‎ Ka SIS NGA بو‎ ANA 


a SAINS يو قال‎ SISA AS EA 


748. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Abu Ya'fur berkata, Aku mendengar Mush'ab bin Sa'd berkata, "Aku shalat 
di samping ayahku, lalu aku rapatkan tanganku dan aku letakkan di atas pahaku. Maka 
ayahku pun melarangnya seraya berkata, "Kami pernah mengerjakan seperti itu lalu kami 
dilarang (oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam), dan kami diperintahkan untuk meletakkan 
tangan kami pada lutut-lutut kami." 


Bab: Jika Seseorang Tidak Menyempurnakan Rukuk 

# 4 AU 2 PEA 5 دا‎ EAE ا دا‎ 5 2. 

gabag Pan‏ قال jaa, Sd AEPA EA aa‏ جلا 

Lea As ds Aa, PANTAT TAMA FEA ANAN‏ الله 
Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada‏ .749 
kami Syu'bah dari Sulaiman berkata, "Aku mendengar Zaid bin Wahb berkata, " Hudzaifah‏ 
melihat seseorang shalat namun tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maka dia‏ 
berkata, "Kamu belum shalat. Seandainya kamu meninggal dunia, maka kamu mati dalam‏ 


keadaan di luar fithrah (agama), padahal Allah telah menciptakan Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam berada diatasnya." 


Bab: Ukuran Sempurnya Rukuk, I'tidal dan Thuma'ninah 


~ PEASE CE EEN PSA IS 
Kug را سما کو‎ SL SARAN ng 33 اه عَلَيَهوَسَلَموَسُْجُو‎ AN ala $ 
ANa Bus ka 


750. Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Al Hakam dari Ibnu Abu Laila 
dari Al Bara' berkata, "Rukuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sujudnya, (duduk) antara dua 
sujud, dan ketika mengangkat kepala dari rukuk, tidaklah berbeda antara berdiri (i'tidal) dan 
duduknya melainkan semuanya sama (dalam thu'maninah)." 


Bab: Perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam Kepada Seseorang Yang Tidak 
Menyempurnakan Rukuknya Untuk Mengulang Kembali Shalatnya 


BEAN EGA SANG A LES GMNI SIS 
Aje dasar KEJAR eh NAA 
ليد السام قا ار ملك صل قصل جا‎ bas ا‎ AN GA Akash: 
SI Sera SIBE ISSN Jaan ANG كيه وسم‎ AY DNA 
PBSI Naba ISA ASEAN ES gal ما خنع‎ 
AN ini, حٌى‎ NA Wanna PEN ENG JS SEBELAS ia 5 


KÉ Se AS JA Walt SISA 


751. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Magburi 
dari Bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam 
Masjid, lalu ada seorang laki-laki masuk ke dalam Masjid dan shalat, kemudian orang itu 
datang dan memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab salamnya kemudian bersabda: "Kembali dan ulangilah shalatmu, 
karena kamu belum shalat!" Orang itu kemudian mengulangi shalat dan kembali datang 
menghadap kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sambil memberi salam. Namun beliau 
kembali bersabda: "Kembali dan ulangilah shalatmu karena kamu belum shalat!" Beliau 
memerintahkan orang ini sampai tiga kali dan akhirnya, sehingga ia berkata, "Demi Dzat 
yang mengutus tuan dengan kebenaran, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. 
Maka ajarilah aku." Beliau pun bersabda: "Jika kamu mengerjakan shalat maka bertakbirlah, 
lalu bacalah ayat yang mudah dari Al Qur'an. Kemudian rukuklah hingga benar-benar rukuk 
dengan tenang, lalu bangkitlah (dari rukuk) hingga kamu berdiri tegak, setelah itu sujudlah 
sampai benar-benar sujud, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk, 
Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud, Kemudian lakukanlah seperti cara tersebut di 
seluruh shalat (rakaat) mu." 


Bab: Bacaan Do'a Ketika Rukuk 


A 


A LA A PA Z 

oZ 02 ع‎ DA ra PATA 2 1G 

Is LI? KAL Z, AA 2 e 1747‏ > 5 4 > .م7 واس > Ja aa L2‏ 
حقص بن عمر J‏ به عن منصو رعن في عن مسر v3‏ 2 رصي 


PA‏ ر 


A ع لل سات ثرا‎ 58 A 5 4 + وم‎ A OUI SM Il 
Dasa NE AM Nrada gan ولف ر کو عه و‎ la GALANG SANA 
d HARU 


752. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin "Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Manshur dari Abu Adl Dluha dari Masrug dari 'Aisyah ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam membaca do'a dalam rukuk dan sujudnya dengan bacaan: 
"SUBHAANAKALLAHUMMA RABBANAA WA BIHAMDIKA ALLAHUMMAGHFIRLII (Maha suci 


Engkau wahai Tuhan kami, segala pujian bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku) '. 


Bab: Apa Yang Dibaca Oleh Imam dan Ma'mum Ketika Mengangkat Kepala dari 
Ruku' 


1 0 A TUWANG SL» EEA gi A LN 06 LOL ر کی‎ 
SEN صل‎ NS IE يناي هر‎ ME ME اين ي‎ SS ASTES 
صل ايهو سَلَّمإدا ر كع‎ LAS saa RI TRI JI 23 


TN وَإِذَاقَامَمِنَالسَّجَدَتَيْنْقَالَ‎ ANG وَإِذَارَقَعَرَأْسَهُ‎ 


753. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b dari Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah berkata, "Jika Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca: 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah mendengar pujian 
orang yang memuji-Nya) ', maka beliau melanjutkan dengan: 'RABBANAA WA LAKAL HAMDU 
(Wahai Rabb kami, bagi-Mu lah segala pujian) '. Jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam rukuk 


dan mengangkat kepalanya (dari sujud), beliau bertakbir, dan jika bangkit dari dua sujud 
(dua rakaat), beliau mengucapkan 'Allahu Akbar'." 


Bab: Keutamaan Bacaan "Allahumma Rabbanaa lakal hamdu” 


حَدَّكَنَا عَبَدَالَه Kn‏ عنمي عاي صَالِحَعَنْ MEA 33 AN‏ 


P 


BAGAN NANG GAN لو‎ j AE EUAIG Gasa A 
nta ENG pa YANG PA S5 


754. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Sumayya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika Imam mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN 
HAMIDAH (semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya) ', maka ucapkanlah: 
'ALLAHUMMA RABBANAA LAKAL HAMDU (Wahai Rabb kami, bagi-Mu lah segala pujian) '." 
Karena barangsiapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan Malaikat, maka dosanya 
yang telah lalu akan diampuni." 


3 SANGE 3 : عَنأبي سَلَمَدَعَنأَبي هْرَ‎ ena لالع يدم‎ Naren 
PAN abas ga MIS کا او هر ررض اليفك ؤار‎ Saka gala Par Ajay 


GA 


MA Ns gina bad) (LIA مده‎ SAN ESA SANA pe 
755. Bab. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, "Aku akan 
contohkan shalatnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Abu Hurairah? radliallahu 'anhu 
membaca do'a gunut pada rakaat terakhir dalam shalat Zhuhur, shalat 'Isya dan shalat 
Shubuh setelah mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (semoga Allah mendengar 
pujian orang yang memuji-Nya) '." Maka dia mendo'akan Kaum Mu'minin dan melaknat 
orang-orang kafir." 


7% LENG (Ng an Sg SAN ر ا‎ 2 
مالك‎ JA URAT AI E ESA WA A CSS سو د قال‎ at AE Sis 
A pa? 4 


PEGANG FANS NGA SA رَضي الله‎ 


756. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Abu Al Aswad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Isma'il dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Qilabah dari Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu berkata, "Doa qunut itu ada dalam shalat Maghrib dan Shubuh." 


EI MNAE n géi PAE OSAAT EAEE 


ر و مدو كرام م.م را 2 AR - TUWAN I GANG AT‏ ع كر 264 ار ر ر ٢ر‏ 


PEH 2 Ts مو ر‎ 4 Ata 2 PAN 14 LANG DT ر‎ 
Kiba aab SNN EA EE AIS Na 


pe Wi 
SASAK AA a انَصَرَفَقَالَمَنَ الَمَُکلَمقال اقا‎ 
"ag 


757. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nu'aim bin 
'Abdullah Al Mujmir dari "Ali bin Yahya bin Khallad Az Zuragi dari Bapaknya dari Rifa'ah bin 
Rafi' Az Zuragi berkata, "Pada suatu hari kami shalat di belakang Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Ketika mengangkat kepalanya dari rukuk beliau mengucapkan: 'SAMI'ALLAHU 
LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah mendengar punjian orang yang memuji-Nya) '. Kemudian 
ada seorang laki-laki yang berada di belakang beliau membaca: 'RABBANAA WA LAKAL 
HAMDU HAMDAN KATSIIRAN THAYYIBAN MUBAARAKAN FIIHI (Wahai Tuhan kami, bagi-Mu 
segala pujian, aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh berkah) '." 
Selesai shalat beliau bertanya: "Siapa orang yang membaca kalimat tadi?" Orang itu 
menjawab, "Saya." Beliau bersabda: "Aku melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berebut 
siapa di antara mereka yang lebih dahulu untuk menuliskan kalimat tersebut." 


Bab: Thuma'ninah Ketika Mengangkat Kepala dari Rukuk 


Ang Pe NAE SITE TEA IE KANE Jend AGS 


- 
2 A 


BI دو‎ Ber اسا کو‎ 5654) 3 Ia 


758. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Tsabit berkata, " Anas pernah menceritakan sifat shalat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam kepada kami, jika beliau shalat dan mengangkat kepalanya dari rukuk, maka 
beliau berdiri (lama) hingga kami mengatakan 'beliau telah lupa'." 


SE NGAEN َاءِرَضيَ‎ TE IE AA SIS KEMA JA PI SAS 
Data ALAN کو عو‎ Nana 56 383 Da AP De رکو‎ 
A 


759. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dari Al Bara' berkata, "Rukuknya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, sujudnya dan ketika mengangkat kepala dari rukuk, serta duduk 
antara dua sujud, semuanya hampir sama (lama dan thunam'ninah)." 


HPN NG Na Peng ااا‎ 
SAE SDA او‎ 7 BA CAS 


BA SS يدو‎ PN Cena TAN PAN Lo LN UAN PP ا‎ 
Pada LESARI SA AN 


760. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Oilabah berkata, " Malik bin Al Huwirits 
pernah memperlihatkan kepada kami tata cara shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
la lakukan itu bukan pas waktu shalat. Dia lalu berdiri hingga dengan thuma'ninah, lalu rukuk 
dengan thuma'ninah, lalu mengangkat kepalanya dan berdiam diri sejenak, kemudian dia 
berkata, "Guru (syaikh) kami ini Abu Buraid pernah shalat memimpin kami." Jika Abu Buraid 
mengangkat kepalanya dari sujud yang akhir, maka dia duduk dengan lurus sejenak lalu 
bangkit berdiri." 


Bab: Turun Sambil Membaca Takbir Ketika Hendak Sujud 


2 2 LA LA A 2 
00 - 2.3 وق 22 24 س ”سي كو 2 و ومو ع ره‎ LEO AS, Ah INA 
* Pa ra Ns فى كُلْ صلا‎ RGT A Asi عو ر 1س 6ه 223 ہے‎ 6 
بَوَوَغيرهاني‎ PA صَلَاةٍمِنَ‎ J يي‎ Ke ية کان‎ Ala Tape Sa 
At A oan 0 A BG وروک دو‎ A موسو‎ ۶ 
SI SSI دهم يقو‎ TANI جين يقو مکو جين ر کم يقو‎ ISO AE رَمَضَانَوَ‎ 
w ص‎ - 
A 34 A 2 PEA 2 عر وس سو‎ A 4 27, PAA 2 LAI ET {a12 2.1 
Padange a Ke YA LaS gon A TAN) HAMA SALA 


کک ین د كر یں 3 PIN AAN‏ .فكي ین يق PETA‏ و ال 
ANGEN UN ANG‏ جين au‏ جين يقو ممن الجلو س ي WES‏ 


0 و‎ 4 04 2 wA A 
8 - EE 2 A LANUN L مكو‎ Go كَل‎ NK | > مدو‎ 
مِنّالصَّلاةَِيَقَول حِينَيَنْصَرِ ف وَالذِي نَفْسِي بيده اني‎ Aa رَ‎ J San 29 


-24 LA ره‎ AENG <I 23 E 21-44 E اونا ر‎ 2 D a AÍ 
WANG Gb ELESE Saja ةر سول اله صل‎ Na E لآق ر‎ 


761. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin 
'Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu 
Hurairah bertakbir dalam setiap shalat yang wajib dan yang lainnya baik pada bulan 
Ramadan maupun di luar Ramadan. Dia bertakbir ketika berdiri dan ketika akan rukuk, 
kemudian dia mengucapkan: 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH (Semoga Allah mendengar 
pujian orang yang memuji-Nya) ', kemudian sebelum sujud dia membaca: 'RABBANAA WA 
LAKAL HAMDU (Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji) ', lalu mengucapkan: 'Allahu Akbar' 
ketika akan turun sujud. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, 
kemudian bertakbir lagi ketika akan sujud, kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya 
dari sujud, dan ketika bangkit berdiri dari duduk setelah dua rakaat (tasyahud awal) ia juga 
bertakbir kembali. Dan dalam setiap rakaat shalat dia mengerjakan seperti itu, lalu setelah 
selesai ia berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku telah 
mencontohkan kepada kalian shalat seperti shalatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Sungguh inilah cara shalatnya hingga beliau meninggalkan dunia ini." 


a 2 Rat امم 0 عر‎ Teng GANG اور وور‎ Aa GANG LANG 
KI Asan Pan كَانَّرَسُو لاله صل اللَمُعَلَيهوَ‎ EA 533 PAN 


ALAN PA A AN عاسم‎ WAT - 3ر5‎ o | تم و‎ 
SNN ARUN Ae جال قيس میم م‎ JII Gad ala 


A 


A AA ور‎ 2 Ai - Ns ور 7ے 10و ير 7 دي ب‎ AEEA x2 
s\n D? A 4 . 0? £ DATA PA 2 
gan عل‎ Nb NRN badé ya ayal KE A 
A Ang - 5 رص و‎ 2 
ANG ANATA 7A 2 NG 35 5 ٠. A’ م م‎ >2١ > سا2‎ 
AG sila gan bya SAN EE aa ya Un yak mes 14 


762. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) keduanya berkata, 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika 
mengangkat kepalanya dari rukuk sambil mengucapkan: "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH, 
RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya. 
Wahai Rabb kami, dan milik-Mu lah segala pujian) ', kemudian beliau berdo'a: "Ya Allah, 
selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah orang- 
orang lemah dari kaum Mukminin. Ya Allah, timpakanlah kerasnya siksa-Mu kepada Mudlar 
dan jadikanlah siksa-Mu untuk mereka berupa paceklik seperti paceklik yang terjadi pada 
zaman Nabi Yusuf." Pada waktu itu, orang-orang penduduk Masyrig menyelisih atau 
menentang Mudlar." 


4 


BE Ke‏ عد اله قال خد RN AN ATA AN‏ يقال سيعت أب مالك يفول سقط 


Aan ذه د‎ A. KAT دور‎ ARA Angsa و ا ا کے کو ص كس ع مور‎ 
GN NENEA سۇ‎ PAS ME Aa 
Z P Pd Z Pd 4 ZA 


PPAT PE APA AA PAN A E A WAH EWA KAJEN Ja َيه‎ 
JBL 51,4836 8551 5 a 5S وَاوَإِدَارَ‎ "SY $ bbas y UN Ja LSI JASA 
AS ana Aap NG RA NG لوا إا سج قاس جد و‎ PPA 


GB ana Aa SERIES Las IE 


BAN‏ اا ا 


763. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan tidak hanya sekali dari Az Zuhri berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terjatuh dari kudanya, 
dimungkinkan Sufyan juga menyebutkan, "Beliau jatuh dari kudanya hingga bagian lambung 
kananannya terluka. Lalu kami pun menjenguk beliau, tidak lama kemudian masuk waktu 
shalat, beliau lalu shalat mengimami kami sambil duduk, kemudian kami shalat di 
belakangnya dengan duduk." Sekali waktu waktu Sufyan menyebutkan, "Kami shalat dengan 
duduk. Setalah selesai shalat beliau bersabda: "Hanyasanya dijadikannya imam adalah agar 
diikuti, jika dia takbir maka takbirlah, jika dia rukuk maka rukuklah, jika ia mengangkat kepala 
maka angkatlah kepala kalian, dan jika ia mengucapkan 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya) ', maka ucapkanlah oleh kalian 
'RABBANAA WA LAKAL HAMDU (Ya Rabb kami, milik Engkaulah segala pujian) '. Dan jika dia 
sujud maka sujudlah kalian." Sufyan berkata, "Apakah begitu yang dibawa oleh Ma'mar? Aku 
jawab, "Ya." Lalu Sufyan berkata, "Sungguh dia telah menjaga (memelihara) masalah ini." Az 
Zuhri berkata, "Segala puji bagi Engkau ya Allah. Sungguh aku masih ingat bahwa beliau 
terhempas pada bagian kanan lambungnya." Setelah kami berpisah dari Az Zuhri, Ibnu Juraij 
berkata, "Saat itu aku ada di sisi beliau, lalu terjatuhlah beliau pada lambung bagian 
kanannya." 


Bab: Keutamaan Sujud 


Sa ALE AN AAN يقال‎ PE اليما ن قال ا ځا شَّيَب‎ PSA 


- Ar 2 1> ام م‎ Az PANI s1 و ر ورور‎ 5 
9 ثُمَارُونَ‎ JANGANAN 5 SBI AJE GANG ESA Aan 


AN Ag‏ َس ذو E EMIS SS‏ ر 
ا ES 3 E‏ الام AA AI saa Sio‏ 


.2 2 < وى و 4 


FEAE‏ مه AAA AN Ka‏ و AAA NG‏ 0 ا 
A TEAR a GG Se BK A3‏ بَا 


= 


- 
7 


- 54,7? A 2 47 ? , vå z Tni تر وه‎ 

Abis ng 8 PAT TEA HAN قيفو‎ ae ri 
TE AE 4 7 

EFAS EA ESENE ne SN AJA ya PELAT At 


A, z PA ور‎ 


IG TA BIAN SA ِالسَّعَدَانِهَلُرَ‎ PENA MAI selaka AU 


PAGA Ah AA PANEN LAN) Gabe SALE NE AA 135‏ 3 ِعَمَلهِ 


LA LA LA 


pa an AJ JANGGA SI Nga ai FÁNI D Ai AYAHAN 
CAR, 4 z Z 


LAN AS کا‎ SNN لعل‎ E دو‎ iN جو تج و عرفو تم يآكار‎ AS AE Ga 


A A 


Ca PLAN Nan دقر جو‎ PAN AN NE EET AKS Agan 3 3 
PAR NE SAN sa Sa = 


w سر‎ GA Aa 3 a $ KA KP لحز 5 4 3 م‎ 9 Pd 


SIS Jadi) an IRI LS KAA ra AAA ANA Pa 
ÉN Eig GAS baba يشَاءْمِنَعَهُدِوَ‎ Ga La te 33 ANG EN 
D wassalam Sa SESI rn ISI 


2 r 


A KERAS SERBA AANS MALAS a WPA فيو ل‎ 
PAR. E 7 a E O AAE E E R PM s PALA س‎ 22% A; 
tera قَمَاعَمَيَّكإأعَطيت َلك انلا سال عبر فقول لاو‎ Baa KAN أ كو‎ 


LA 
- 


RA أَى‎ Aa SEN aa شَاءَمِنَعَهُدِوَ‎ Ga ia PE 


LA 
- 


BII ALAN َُيَارَ بَأَدَخِلْنِى‎ JAS GLS, EN EN alas 


Ka AP AN ap LA 


7 Pona mek S BAR عه م عو 55 ا ا‎ 
GI ES أَعْطِيت‎ SAN AE JUS أعطيَّت الْعْهُودَوَالْمِيتَانَأَنْلا‎ BA IAI 


KAA pn gagak BNN Dali AM JAE 
vd - Lah 
Yi A م‎ 


N 


Ju Ga z 0 o - ÁNGA BEA hh, حَنَّى‎ 


AN 4 Z 1 Pa AAN o ena £ ر اور د عو 5 7 بوه و‎ < a 11 
aa da VAD IE سمي‎ pra aaa 


SIP KO Ig sia bata TE هر‎ AJAR AL INA aa 


MERE AL IAI AKAA Jana ETAT SUK Na 


764. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dan 
'Atha' bin Yazid Al Laitsi bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada keduanya, bahwa orang- 
orang berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat 
nanti?" Beliau menjawab: "Apakah kalian dapat membantah (bahwa kalian dapat melihat) 
bulan pada malam purnama, bila tidak ada awan yang menghalanginya?" Mereka menjawab, 
"Tidak, wahai Rasulullah." Beliau bertanya lagi: "Apakah kalian dapat membantah (bahwa 
kalian dapat melihat) matahari, bila tidak ada awan yang menghalanginya?" Mereka 
menjawab, "Tidak." Beliau lantas bersabda: "Sungguh kalian akan dapat melihat-Nya seperti 
itu juga. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, lalu Allah Subhaanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 'Barangsiapa menyembah seseuatu, maka ia akan ikut dengannya." Maka di 
antara mereka ada yang mengikuti matahari, di antara mereka ada yang mengikuti bulan 
dan di antara mereka ada pula yang mengikuti thaghut-thaghut. Maka tinggallah ummat ini, 
yang diantaranya ada para munafiknya. Maka Allah mendatangi mereka dan lalu berfirman: 
'Aku adalah Rabb kalian." Mereka berkata, 'Inilah tempat kedudukan kami hingga datang 
Rabb kami. Apabila Rabb kami telah datang pasti kami mengenalnya.' Maka Allah 
mendatangi mereka seraya berfirman: 'Akulah Rabb kalian.' Allah kemudian memanggil 
mereka, lalu dibentangkanlah Ash Shirath di atas neraka Jahannam. Dan akulah orang yang 
pertama berhasil melewatinya di antara para Rasul bersama ummatnya. Pada hari itu tidak 
ada seorangpun yang dapat berbicara kecuali para Rasul, dan ucapan para Rasul adalah: 'Ya 
Allah selamatkanlah, selamatkanlah.' Dan di dalam Jahannam ada besi yang ujungnya 
bengkok seperti duri Sa'dan (tumbuhan yang berduri tajam). Pernahkah kalian melihat duri 
Sa'dan?" Mereka menjawab: "Ya, pernah." Beliau melanjutkan: "Sungguh dia seperti duri 
Sa'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya duri tersebut kecuali Allah. 
Duri tersebut akan menusuk-nusuk manusia berdasarkan amal amal mereka. Di antara 
mereka ada yang dikoyak-koyak hingga binasa disebabkan amalnya, ada pula yang dipotong- 
potong kemudian selamat melewatinya. Hingga apabila Allah berkehendak memberikan 
rahmat-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya dari penghuni neraka, maka Allah 
memerintahkan Malaikat untuk mengeluarkan siapa saja yang pernah menyembah Allah. 
Maka para Malikat mengeluarkan mereka, yang mereka dikenal berdasarkan tanda bekas- 
bekas sujud (atsarus sujud). Dan Allah telah mengharamkan kepada neraka untuk memakan 
(membakar) atsarus sujud, lalu keluarlah mereka dari neraka. Setiap anak keturunan Adam 
akan dibakar oleh neraka kecuali mereka yang memiliki atsarus sujud. Maka mereka keluar 
dalam keadaan sudah hangus terbakar (gosong), lalu mereka disiram dengan air kehidupan 
kemudian jadilah mereka tumbuh seperti tumbuhnya benih di tepian aliran sungai. Setelah 


itu selesailah Allah memutuskan perkara di antara hamba-hambaNya. Dan yang tinggal 
hanyalah seorang yang berada antara surga dan neraka, dan dia adalah orang terakhir yang 
memasuki surga di antara penghuni neraka yang berhak memasukinya, dia sedang 
menghadapkan wajahnya ke neraka seraya berkata, 'Ya Rabb, palingkanlah wajahku dari 
neraka! Sungguh anginnya neraka telah meracuni aku dan baranya telah memanggang aku.' 
Lalu Allah berfirman: 'Apakah seandainya kamu diberi kesempatan kali yang lain kamu tidak 
akan meminta yang lain lagi? ' Orang itu menjawab: "Tidak, demi kemuliaan-Mu, ya Allah! ' 
Maka Allah memberikan kepadanya janji dan ikatan perjanjian sesuai apa yang dikehendati 
orang tersebut. Kemudian Allah memalingkan wajah orang tersebut dari neraka. Maka ketika 
wajahnya dihadapkan kepada surga, dia meliahat taman-taman dan keindahan surga lalu 
terdiam dengan tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian orang itu berkata, 'Ya 
Rabb, dekatkan aku ke pintu surga! ' Allah Azza Wa Jalla berfirman: 'Bukankah kamu telah 
berjanji dan mengikat perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah permintaan kamu 
sebelumnya?" Orang itu menjawab, 'Ya Rabb, aku tidak mau menjadi ciptaanM-u yang paling 
celaka.' Allah kembali bertanya: 'Apakah kamu bila telah diberikan permintaanmu sekarang 
ini, nantinya kamu tidak akan meminta yang lain lagi?" Orang itu menjawab, 'Tidak, demi 
kemuliaan-Mu. Aku tidak akan meminta yang lain setelah ini." Maka Rabbnya memberikan 
kepadanya janji dan ikatan sesuai apa yang dikehendati orang tersebut. Lalu orang tersebut 
didekatkan ke pintu surga. Maka manakala orang itu sudah sampai di pintu surga, dia 
melihat keindahan surga dan taman-taman yang hijau serta kegembiraan yang terdapat 
didalamnya, orang itu terdiam dengan tertegun sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian 
orang itu berkata, 'Ya Rabb, masukkanlah aku ke surga! ' Allah berfirman: 'Celakalah kamu 
dari sikap kamu yang tidak menepati janji. Bukankah kamu telah berjanji dan mengikat 
perjanjian untuk tidak meminta sesuatu setelah kamu diberikan apa yang kamu pinta?" 
Orang itu berkata, 'Ya Rabb, janganlah Engkau menjadikan aku ciptaan-Mu yang paling 
celaka.' Maka Allah Azza Wa Jalla tertawa mendengarnya. Lalu Allah mengizinkan orang itu 
memasuki surga. Setelahitu Allah Azza Wa Jalla berfirman: 'Bayangkanlah! ' Lalu orang itu 
membayangkan hingga setelah selesai apa yang ia bayangkan, Allah berfirman kepadanya: 
'Dari sini." Dan demikianlah Rabbnya mengingatkan orang tersebut hingga manakala orang 
tersebut selesai membayangkan, Allah berfirman lagi: "Ini semua untuk kamu dan yang 
serupa dengannya." Abu Sa'id Al Khudri berkata kepada Abu Hurairah, "Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: 'Ini semua untukmu dan 
sepuluh macam yang serupa dengannya.' Abu Hurairah berkata, "Aku tidak mengingat dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kecuali sabdanya: "Ini semua untuk kamu dan yang 
serupa dengannya." Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Sungguh aku mendengar Beliau 
menyebutkan: "Ini semua untukmu dan sepuluh macam yang serupa dengannya'." 


Bab: Menampakkan dan Merenggangkan Kedua Lengan Ketika Sujud 


ea عَن اين هر مر‎ KA AR ba قال‎ Gg A 
LANG gala SG PENA AS dee Ja ANK 
AA 


YENG Ag حَدَدْنِي‎ 


765. Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan 
kepadaku Bakar bin Mudlar dari Ja'far dari Ibnu Hurmuz dari 'Abdullah bin Malik bin 
Buhainah, bahwa jika Nabi shallallahu "alaihi wasallam melaksanakan shalat, beliau 


membentangkan kedua lengannya hingga tampak putih ketiaknya." Al Laits berkata: Ja'far 
bin Rabi'ah menceritakan kepadaku seperti itu." 


Bab: Jika Tidak Menyempurnakan Sujud 


Z مر‎ a - < A PA 2 ر‎ 2 “5 
Aam aaa و‎ do Ea 22 L, Bors رس و‎ TANGGA AK ULAMA PAT GS utk 
ر و‎ Z Z 
7 A 0 4 م‎ TI AT Laga 1 


0 4 2 14 BANG LN LL MA 2 َه‎ Ma Pa Sa - A ri 
صَلَيّتٌ قالوَ أ حسبه قال و و ممت‎ 7 bang asa) سجو دَمُفلماقض صلاتە‎ 4 IE SRI 
ala gase pe sasak على عور‎ 
766. Telah menceritakan kepada kami Ash Shalt bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun dari Washil dari Abu Wa'il dari Hudzaifah, 
bahwa dia melihat seorang laki-laki shalat namun tidak menyempurnakan rukuk dan 
sujudnya. Setelah laki-laki tersebut selesai dari shalatnya, Hudzaifah berkata kepadanya, 
"Kamu belumlah shalat." Abu Wail berkata, "Menurutku ia mengatakan, "Seandainya engkau 
mati, maka engkau mati bukan di atas sunnah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Sujud Dengan Tujuh Tukang (Anggota Badan) 


7 و‎ < 4 A A 
Nil Nf NGA هاه‎ 2 al 2 222 LAYAK A NET NGET A 
De NE bE و بن ديتار‎ AE EOSS قال‎ aan SAE 

2 م‎ Pa 2 P - s2 A ور ا‎ 2 k Pa 

WES NI AAN SY NAS LE AA YA Mm page 
جن‎ NG 
ine “I2 


767. Telah menceritakan kepada kami Qabishah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu 'Abbas: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh anggota sujud; muka, kedua telapak 
tangan, kedua lutut dan kedua kaki tidak boleh terhalang oleh rambut atau pakaian." 


2 


ر ر KI NG, Lani La‏ درم 223 ato‏ 2 وام دم PEA‏ ورو | و 
Bl kera‏ اهي قال Hean‏ عَنَ طاو SEA Ela‏ 


A WA 
- ر‎ ۶ A - 7 Pa A PA 4 
2 AS كه‎ uE Z - o م و‎ 7 TA م 1211م‎ KANG GN 2 21244 - A 
A 


768. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari 'Amru dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Kami diperintahkan untuk melaksanakan 
sujud dengan tujuh tulang (anggota sujud), dan dilarang menahan rambut atau pakaian 
(sehingga menghalangi anggota sujud)." 


و CN > 0 na 2 1b‏ 7 575 و 2 2 ا 258 ود وم ل 


A‏ ر ا 


PELAN SPA sak EN صل‎ NE SS NG KE وهو‎ 


P 


769. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Abu 
Ishag dari 'Abdullah bin Yazid Al Khaththami telah menceritakan kepada kami Al Bara' bin 
'Azib -dan dia bukanlah pendusta- bahwa dia berkata, "Kami pernah shalat di belakang Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, ketika beliau mengucapkan: 'SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH 
(Semoga Allah mendengar pujian orang yang memuji-Nya) ', tidak seorang pun dari kami 
yang membungkukkan punggungnya hingga Nabi shallallahu "alaihi wasallam meletakkan 
keningnya di atas tanah." 


Bab: Sujud Dengan (Menempelkan) Hidung 


.. 


AS‏ ْأسَدِكَالَحَدَتْنَاوُهَيَبعَنْعَبَدِاللَهِبْن MEN AE‏ رضي الله 
وور ات 7 عورم BA DO E Aog‏ و و ا SAN‏ 4 
هماقا ل LANJE‏ صل gal ka ALAN‏ أسْجُدَعَلَ Seng MEN GAN GE bi‏ 


2 


p 5 5 7 5 5 5 < 2 2 5 2 5 PA 
ASN hA nah ING ia فهو‎ 


770. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari 'Abdullah bin Thawus dari Bapaknya dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhu, ia 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diperintahkan untuk 
melaksanakan sujud dengan tujuh tulang (anggota sujud): kening -beliau lantas memberi 
isyarat dengan tangannya menunjuk hidung- kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung 
jari dari kedua kaki dan tidak boleh menahan rambut atau pakaian (sehingga menghalangi 
anggota sujud)." 


Bab: Sujud Dengan (Menempelkan) Hidung di atas Tanah 


0 رود‎ 
e 


R4 PAR - ef يي‎ naa ا 2222 ا‎ AK رو لس‎ 
اا ار‎ TAN ا‎ dik ماس‎ Pan A BAANG 251 NEZ PER 
Pa 
A 

BERAS Laa sia JIN El IE SA ASA Si 

A Pa 

A Pd 4 DA 4 - 2 4 A 

PNJ يل‎ A مع قاتا‎ LI EN SEE BA LA kah إو الذي‎ NG جبريل‎ 
bad PE 7 A 
خَطِيبًا صَبِيحَةَعِطْر ينَمِنْرَمَضَانََقَالَمَنَ گا‎ Ss AIA 

A A Ta. . 4 2 PA s 7 . 6م‎ S .. 
(8) Sad (8) طيب صبيحه عشر ين منر‎ aa الله‎ a IG دي‎ 


4 


A 52‏ و و 
i Goa K2‏ 2123 ار 2 وا MANG,‏ ےا س A NA‏ ا 
w . ..‏ لله .. .. . .. 


0 [422 2f d SAN خم ا‎ AA ر ان عي و ع ر‎ Kd : 4 Ah 
SEPI Kea الأَوَاخْرِفيوتَرِوَإِقرَأَيتٌ كان أسَجَدَن طن و ماو‎ 


0 ا‎ Gak, رر ت 4 7 مومه كر ب‎ KAPAH, zz 
الطين و المَاء‎ SESI 3 akan gag صل الله‎ PI ra السَمَاءِشَيّمًافجَاءت قر‎ 
حو ىاه‎ 2 £ OA AN an TAMA aq A ANG 97 Ti 
سول اللوصل الله عليه وَسَلم وَارَنْبَتَوِتَصَدِيقر ؤ ياه‎ AA على‎ 
771. Telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami 


Hammam dari Yahya dari Abu Salamah berkata, Aku pergi menemui Abu Sa'id Al Khudri, lalu 
aku bertanya kepadanya, "Maukah anda pergi bersama kami ke bawah pohon kurma lalu 


kita berbincang-bincang di sana?" la pun pergi dan bercakap-cakap bersama kami. Aku 
kemudian berkata, "Ceritakanlah kepadaku apa yang pernah anda dengar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam tentang Lailatul Qadar." Dia lalu menjelaskan, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf pada sepuluh malam yang awal dari 
Ramadan, dan kami juga ikut beri'tikaf bersama beliau. Lalu datanglah Malaikat Jibril 
berkata, "Sesungguhnya apa yang kamu cari ada di depan kamu (pada malam berikutnya)." 
Maka Beliau beri'tikaf pada sepuluh malam pertengahannnya dan kami pun ikut beri'tikaf 
bersama Beliau. Kemudian Malaikat Jibril datang lagi dan berkata, "Sesungguhnya apa yang 
kamu cari ada di depan kamu (pada malam berikutnya)." Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri memberi khuthbah kepada kami pada pagi hari di hari ke dua puluh dari 
bulan Ramadan, sabdanya: "Barangsiapa sudah beri'tikaf bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam maka pulanglah, karena aku diperlihatkan (dalam mimpi) Lailatul Qadar namun 
aku dilupakan waktunya yang pasti. Namun dia ada pada sepuluh malam-malam akhir dan 
pada malam yang ganjil. Sungguh aku melihat dalam mimpi, bahwa aku sujud di atas tanah 
dan air (yang becek)." Pada masa itu atap masjid masih terbuat dari daun dan pelepah 
pohon kurma, dan kami tidak melihat sesuatu di atas langit hingga kemudian datang awan 
dan turunlah air hujan. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat bersama kami hingga 
aku melihat sisa-sisa tanah dan air pada wajah dan ujung hidung Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagai bukti kebenaran mimpi beliau." 


Bab: Mengikat dan Mengencangkan Pakaian dan Orang Yang Memegangi Bajunya 
karena Khawatir Auratnya Tersingkap 


An PAGE Ten عاي حَازِمِعَنّْسَهْلِ‎ Ren Lgi PEN بن گنیر‎ TAA aa 
AS Sana AAN, MIS EA AN aa SA 
Ng an ki 


772. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Sufyan dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'd berkata, "Orang-orang shalat 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengikatkan kain mereka di leher-leher 
karena kainnya kecil. Lalu dikatakan kepada Kaum Wanita: "Janganlah kalian mengangkat 
kepala kalian hingga para laki-laki telah duduk." 


Bab: Hendaknya Tidak Menahan Rambut (Supaya Tidak Menghalangi Ketika Sujud) 
SS PELEN A a NGE NGA PS 
Yaa BOS pala قن‎ RE AI AT ISA مر‎ 


773. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad -yaitu Ibnu Zaid- dari 'Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu 'Abbas berkata, 
"Nabi shallallahu "alaihi wasallam diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh 
anggota sujud, tidak boleh mengumpulkan rambutnya atau pakaiannya (sehingga 
menghalangi anggota sujud)." 


Bab: Hendaknya Tidak Menahan Pakaian (Supaya Tidak Menghalangi Ketika Sujud) 


SAR‏ عو jab‏ 3 عَنْ طوس اعباس رضي الل 
AJE aka ALE JS ANE KAS‏ أَنْأَسَجُدَعَلٌ KENA Naa Ken‏ 


774. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari 'Amru dari Thawus dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan tujuh 
anggota sujud, dan dilarang mengumpulkan rambut atau pakaian (sehingga menghalangi 
anggota sujud)." 


Bab: Bacaan Tasbih dan Do'a Ketika Sujud 


TEA مهو‎ 8 as, AN 2, A حَدَدْنِي‎ ape Kis KERA kera 


Sala AN Ie ANE NAGA قَعَنْعَايشََرَضِيَ|‎ Sape أي اصح‎ 


51 ANI SESI ga RN Aas GAM وو سباك‎ Saja SISI A 
775. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Manshur bin Al Mu'tamir dari 
Muslim -yaitu Ibnu Shubaih Abu Adl Dluha- dari Masrug dari 'Aisyah berkata, "Saat rukuk dan 
sujud Nabi shallallahu  'alaihi wasallam memperbanyak membaca do'a: 
'SUBHAANAKALLAHUMMA RABBANAA WA BIHAMDIKA ALLAHUMMAGHFIRLII (Maha suci 
Engkau wahai Tuhan kami, segala puji bangi-Mu, ya Allah ampunilah aku) ', sebagai 
pengamalan perintah Al Our'an." 


Bab: Diam Diantara Dua Sujud 


w 


JBS PA Aa UNA SAN (SAS A بُو‎ AAA 
ع يل ل‎ a ag BERA 


: Sea MAYA AN segi LAN Sa YA TA La 
Ka Sab 


NA Aeh جين‎ NG NG صَلُو‎ IIS Aan NIS a 4 
SA A ARAS جين‎ 


776. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Malik bin Al Huwairits ia berkata 
kepada para sahabatnya, "Maukah kalian aku sampaikan cara shalat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" padahal saat itu bukan pada waktu shalat. Malik kemudian berdiri lalu 
rukuk dan bertakbir, kemudian mengangkat kepalanya lalu berdiri dan berdiam sejenak. 


Kemudian dia sujud, lalu mengangkat kepalanya, lalu (duduk) sejenak. Dia shalat seperti 
shalatnya 'Amru bin Salamah, guru kita ini." Ayyub berkata, "Dia mengerjakan sesuatu yang 
tidak pernah aku lihat orang-orang melakukannya, dia duduk pada setiap akan berdiri ke 
rakaat ketiga dan keempat. Maka kami menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan 
berdiam di sisi beliau. Beliau kemudian bersabda: "Jika kalian kembali kepada keluarga 
kalian, maka shalatlah dengan cara ini pada waktu begini, dan shalat ini pada waktu begini. 
Jika telah datang waktu shalat maka hendaklah seseorang dari kalian adzan, dan hendaklah 
yang mengimami shalat adalah yang paling tua di antara kalian." 


w 


e A KANEA NA‏ ع Éi a‏ حَدَكْنَامِسَعَمٌ 


0 Na AA SENAPAN sê EA 


Ageng YM Jon E 


777. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahim berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu Ahmad Muhammad bin 'Abdullah Az Zubairi berkata, telah 
menceritakan kepada kami Mis'ar dari Al Hakam dari 'Abdurrahman bin Abu Laila dari Al 
Bara' berkata, "Sujudnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, rukuk, dan duduknya antara dua 
sujud semuanya hampir sama (panjangnya)." 


PANDA D dita BAN TT 
0 As AK 


A 


0 ل‎ E 00 37 


ا 


قال خاب كَانَأَنْس بّنْ مالك 


a‏ ا سوس و T‏ ا وار هر ارو 
a w‏ مه .. .. 


778. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik berkata, "Aku tidak akan 
segan-segan untuk mencontohkan kepada kalian cara shalat sebagaimana aku melihat Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam melakanakan shalat bersama kami." Tsabit berkata, "Anas bin 
Malik mengerjakan sesuatu yang belum pernah aku melihat kalian mengerjakannya. Dia 
mengangkat kepala dari rukuk lalu berdiri (lama sekali) hingga ada seseorang berkata, 'Dia 
lupa', dan jika duduk di antara dua sujud dia berdiam lama hingga ada seseorang berkata, 
'Dia lupa'." 


Bab: Tidak Menempelkan Sikut Ke Tanah Ketika Sujud 


Meru BSI NANG قال‎ MEN AAA SA 
LAN 5 SALA دو‎ Pn 0 LA عق لكين قل‎ 


779. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
berkata, Aku mendengar Oatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 


beliau bersabda: "Seimbanglah kalian salam sujud, dan janganlah salah seorang dari kalian 
membentangkan kedua sikunya sebagaimana anjing membentangkan tangannya." 


Bab: Orang Yang Duduk Sejenak Pada Raka'at Ganjil DalamShalatnya Lalu Berdiri 


< 4 


BEA TEE A KAYA LIM مرکا‎ KANAN sas NGG KAN SA bi 


Pada KN NG kd a sa 1 Ba Naa و‎ ada ? 


780. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabah berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Husyaim berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid Al 
Hadzdza' dari Abu Oilabah berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Al Huwairits 
AL Laitsi, bahwa dia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat, jika 
sampai pada rakaat yang ganjil, maka beliau tidak bangkit berdiri hingga duduk sejenak." 


Bab: Bagaimana Cara Bertopang Di Atas Tanah Ketika Berdiri dari Raka'at 


PN BEA TEE ES AU EA HAWA ii Sis‏ يرث فصل 
+ م 


MR in JAIE‏ ڪڪ IA Ap‏ گيت 
NS AIO aae AN‏ كَيِفَ Ja SESI‏ 


2 Sej GAS Kuan D Pe. صَلَاوِسَيَخِتَاهَدَايَعْنِي عَمْرَوبّنَسَلِمَةَ‎ 
Ee IGE 3 Ae AAN 


781. Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari Ayyub dari Abu Oilabah berkata, " Malik bin Al Huwairits datang kepada 
kami lalu shalat bersama di masjid milik ini, kemudian berkata, "Aku bukan ingin 
melaksanakan shalat, tapi aku akan menerangkan kepada kalian bagaimana Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melaksanakan shalat." Ayyub berkata, "Lalu aku bertanya kepada Abu 
Oilabah, "Bagaimana cara shalat dia?" Abu Oilabah menjawab, "Seperti shalatnya guru 
(syaikh) kita ini, yaitu 'Amru bin Salamah." Ayyub berkata, "Guru kita itu selalu 
menyempurnakan takbir. Dan jika mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua dia duduk di 
atas tanah, kemudian baru berdiri." 


Bab: Membaca Takbir Bersamaan Ketika Bangkit Berdiri dari Dua Sujud 


Pd Adi Pad 


AAN - len A AN “21 سلا‎ bang ABANG JET 3 AS 
aa a ا‎ BNN ésa SL 
aa salen GAN, 


782. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada 
kami Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin Al Harits berkata, " Abu Sa'id memimpin kami shalat, 
dia lalu mengeraskan bacaan takbirnya ketika mengangkat kepala dari sujud, ketika mau 
sujud, ketika mengangkat (kepala dari sujud) dan ketika bangkit berdiri dari rakaat kedua, 
setelah itu ia berkata, "Begitulah aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


CASE hé بجر ير‎ AE EP BEE AN d 


KANAAN HAN SEL رضي‎ Abi KERA Perk 


- 
ر 2 


SIA دصل‎ Ann Jo NG ga َلَمَاسَلَّم أحَدَعِمَرَ‎ Ka Nya 


ر دس 2 


kasad EN pe SAS AG Si 


783. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid berkata, telah menceritakan kepada kami Ghailan bin Jarir 
dari Mutharrif berkata, "Aku dan 'Imran pernah shalat di belakang 'Ali bin Abu Thalib? 
radliallahu 'anhu, jika sujud ia bertakbir, jika rukuk ia bertakbir, jika mengangkat (kepala dari 
sujud) ia bertakbir, jika bangkit berdiri dari rakaat ia juga bertabir. Selesai salam, 'Imran 
memegang tanganku lalu berkata, "Sungguh dia telah shalat bersama kita dengan tata cara 
shalatnya Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam." Atau dia berkata, "Sungguh dengan 
shalatnya ini dia telah mengingatkan aku tentang shalatnya Muhammad shallallahu "alaihi 
wasallam." 


Bab: Sunnahnya Duduk Ketika Tasyahud 

SENIN FN الاسم‎ RN E Mn AL La ANANE SS 

گان یری AE AE‏ رضي Aa IN RAR AE BEAN AIA‏ حَِيثُ 

SAB AAN GAS 3 AKN gena NYANG IG AE AE Ba 
PA NGA JA) 


784. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari 'Abdurrahman 
bin Al Qasim dari 'Abdullah bin 'Abdullah ia mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah 
melihhat "Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma mengerjakan shalat dengan cara 
bersimpuh dengan kedua kakinya ketika duduk. Maka aku juga melakukan hal serupa. Saat 
itu aku masih berusia muda. Namun 'Abdullah bin 'Umar melarangku berbuat seperti itu. Ia 
mengatakan, "Sesungguhnya yang sesuai sunnah adalah kamu menegakkan telapak kakimu 
yang kanan sedangkan yang kiri kamu masukkan dibawahnya (melipat)." Aku pun berkata, 
"Tapi aku melihat anda melakukan hal itu!" Dia menjawab, "Kakiku tidak mampu." 


ni عَم‎ PAN sasabi NG gk ANGGE مك قال‎ Tal 


ودس م و z‏ م na Bon‏ وار 2 0 ر 27 BA‏ ووت 


A 


PN PAPAN PPA AN SAI A. Mat A 
bae ian A PAM ا‎ 


LA 


a دی حِدَاءمن كيهو دا ر‎ Jas A YEH sala MEN LAN AAN 
Aina sika NA يعو کل قار مک‎ SAMA BI Sab gan ni Sia 
Sema NI SETEL LL JAAN PE ض‎ i 
NAN ias 3S ga a ai NBA iie sei 

JONAN AA AS يدن نأي ڪيپ و کر بدو ن مربي‎ BEAN Aa 


Pd 0 22 Pd MW ANG A 46 ana A A 
يَرِيدَبَ نأي حَبِيبٍ‎ A ب قال‎ saga aé LÊ ae ENG SAN أبُوصَالِحَعَنّ‎ 


KEL 5 A‏ : معد تن E‏ ل قار 
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada‏ .785 
kami Al Laits dari Khalid dari Sa'id dari Muhammad bin 'Amru bin Halhalah dari Muhammad‏ 
bin 'Amru bin 'Atha', dan telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib‏ 
dan Yazid bin Muhammad dari Muhammad bin 'Amru bin Halhalah dari Muhammad bin‏ 
'Amru bin 'Atha', bahwasanya dia duduk bersama beberapa orang sahabat Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam, mereka bercerita tentang shalatnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka‏ 
berkatalah Abu Hamid As Sa'idi, "Aku adalah orang yang paling hafal dengan shalatnya‏ 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, jika shalat aku melihat beliau takbir dengan‏ 
mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, jika rukuk maka beliau‏ 
menempatkan kedua tangannya pada lutut dan meluruskan punggungnya. Jika mengangkat‏ 
kepalanya, beliau berdiri lurus hingga seluruh tulung punggungnya kembali pada tempatnya‏ 
semula. Dan jika sujud maka beliau meletakkan tangannya dengan tidak menempelkan‏ 
lengannya ke tanah atau badannya, dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari‏ 
kakinya ke arah kiblat. Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kakinya yang‏ 
kiri dan menegakkan kakinya yang kanan. Dan jika duduk pada rakaat terakhir, maka beliau‏ 
memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kananya) dan menegakkan kaki kanannya dan‏ 
beliau duduk pada tempat duduknya." Dan Al Laits telah mendengar dari Yazid bin Abu‏ 
Habib, dan Yazid dari Muhammad bin Halhalah, dan Ibnu Halhalah dari Ibnu 'Atha'. Abu‏ 
Shalih menyebutkan dari Al Laits, "Seluruh tulung punggung." Ibnu Al Mubarak berkata dari‏ 
Yahya bin Ayyub ia berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib bahwa‏ 

Muhammad bin 'Amru menceritakan kepadanya, "Seluruh tulung punggung." 


Bab: Mereka Yang Memandang Tasyahud Awal Bukan Wajib 


KE SEA AA NE SITE PE ES KÁ الَيَمَان قال‎ PSA 
ANG دق وهو‎ NG AN yan Ki TT 


g g 


04 5 PA 4 A Pia # 2 4 A < Z P 
ke ARAI SS JALAN كَانَّمِنَأْصّحَابٍ النَبَىَصَل‎ sané aa 
Pa 1 p و5‎ 
A, 0 
ANG ار‎ 7۱ ANG ° TA مي‎ Ala ANGWANGG .ام م داه‎ 6 MS SN طهر قَقَاءَ في‎ 
الئاس‎ LEN ELAN إِذا قَضَى‎ Saka ga NANG As ليون لم‎ las Sl gala A) 
1 A س‎ AL l ? 2r - 4 وص م و‎ Z 
a IE ISA AAA جال‎ a AS AS 


786. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin Hurmuz 
mantan budak Bani 'Abdul Muthalib -sekali waktu ia menyebutkan- mantan budak Rabi'ah 
bin Al Harits, bahwa 'Abdullah Ibnu Buhainah dia berasal dari suku Azdi Sya'unah, sekutunya 
Bani 'Abdu Manaf, dan dia adalah seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat Zhuhur bersama mereka, lalu beliau berdiri 
pada dua rakaat yang pertama dan tidak duduk (untuk tasyahud), dan orang-orang ikut 
berdiri. Sehingga ketika shalat akan selesai, dan orang-orang menanti salamnya, beliau 
bertakbir dalam posisi duduk, lalu sujud dua kali sebelum salam, setelahitu baru beliau 
salam." 


Bab: Tasyahud Awal 


2 9 


2 - و‎ 5759 7 Ks 2 ع‎ A CURE -2 Pan BE 

A IM IM 
NGA TARS a Aa كارع سكي‎ GN KAEN A رک ار و‎ Tea ےو‎ 
اخرصلاته‎ GS فْقَامَوَعَلَيّهِ جلو س فما‎ RENA GAN بتار سو لاله صل‎ Jo batas 
ANG هو‎ Aan hah 


787. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Bakar dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj dari Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat Zhuhur bersama kami, lalu 
beliau berdiri yang semestinya beliau duduk. Kemudian di akhir shalatnya, beliau sujud dua 
kali dalam posisi duduk." 


Bab: Tasyahud Akhir 


A A A 


NAKE Da a a IE Isa SMEA 


ar, ر‎ Z PEA 8 47 اور و رر 74- ا‎ 0 
IN السَلَامُعَلَ‎ Jan aa يلو‎ Men PER MEME ka gak AAN Jo 
و‎ z 


FA AEN ANAE Sai la sad EN A 


7 Z 


7 Z 4 ا ی د‎ {z YA لام‎ GN? راع‎ 03 Kat Tg 2 P PA 
neda AN pe EA رمه الهو بر کات السلا‎ EA AN 3 


se aya 


و و 


A ofl < KANG A 
Jo EN فلانفالتقت‎ 


Kor 
NONG 


A 76 0 " 244 و‎ 5500 “3 s -5 و‎ > 12 2. at ra 2 00 
SIAGA PAN VII السَّمَاءِوَالآَرَضِ أشهد أن لا‎ GRES أْصَابَتٌ‎ gahi Wah 
keong 


A A 5 
مَحَمَّداعَبَدمْوَرَسُولهة‎ 


788. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Al A'masy dari Syagig bin Salamah berkata, berkata, " Abdullah berkata, "Jika kami shalat di 


belakang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami membaca: 'ASSALAAMU 'ALAA JIBRIL WA 
MIKAA'IL. ASSALAAMU 'ALAA FULAN WA FULAN (Semoga kesejahteraan terlimpahkan 
kepada malaikat Jibril dan Mika'il, dan semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada si anu 
dan si anu) '. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menoleh ke arah kami seraya 
bersabda: "Sesungguhnya Allah, Dialah As-Salaam. Maka jika seseorang dari kalian shalat, 
hendaklah ia membaca: 'ATTAHIYYAATU LILLAHI WASHSHALAWAATU WATHTHAYYIBAAT. 
ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHANNABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH. 
ASSALAAMU 'ALAINAA WA 'ALAA "IBAADILLAHISH SHAALIHIIN (Segala penghormatan hanya 
milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan 
kepada engkau wahai Nabi dan juga rahmat dan berkah-Nya. Dan juga semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih) '. 
Sesungguhnya jika kalian mengucapkan seperti ini, maka kalian telah mengucapkan salam 
kepada seluruh hamba Allah yang shalih di langit maupun di bumi. (Dan lanjutkanlah dengan 
bacaan): 'ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU 
WA RASUULUH (Aku bersaksi tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya')." 


Bab: Do'a Sebelum Salam 


- 
و‎ 172? MS 72 
A 


ر کر كلم | Bo Ag RENG‏ م EA NANGI? Lu ZN‏ چ 
CA Bp SS‏ شعب K MN Sera‏ عَنْعَاٍشة رَو ج 
SMA ka GEA Jo ANG ABIS RENT AE A‏ في JANGAN‏ 


Ma AA Pl PA و‎ NG an aa rob TA KA TAN NA CAR EKA 
K وَاعو ذبك من فتتة المسيح الد جال و اعوذيك مِنْفدَنَه المَحَيَاوَ‎ MAN عوذبك من عذاب‎ 


.. 


LA 
- 


A 4 
SANI ¢ 
.. 8 | 


LP 


AK ro A col GC NG Katak Len Ns NA ANAN “| 
GIANG anank FS Na Ja GANG AN AI الْمَمَاتِ الله إن أعوذبك من‎ 


P 


- Z 
را م مع 2 ع و دسم‎ 


الو جل ٳڌاغ م Sea E‏ عو ةبنالرّ جير أوَعَايشة 
رضي ANG gan LAILA‏ صل ANEH‏ سم س كوي دف JEANS MS‏ 
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada‏ .789 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Urwah bin Az Zubair‏ 
dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia telah mengabarkan kepadanya,‏ 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dalam shalat membaca do'a: 'ALLAHUMMA‏ 
INNII A'UUDZU BIKA MIN 'ADZAABIL QABRI, WA A'UUDZU BIKA MIN FITNATIL MASIIHID‏ 
DAJJAAL, WA A'UUDZU BIKA MIN FITNATIL MAHYAA WA FITNATIL MAMAAT. ALLAHUMMA‏ 
INNII A'UUDZU BIKA MINAL MA'TSAMI WAL MAGHRAM (Ya Allah, aku berlindung kepada-‏ 
Mu dari siksa kubur dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masihid Dajjal, dan aku‏ 
berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung‏ 
kepada-Mu dari perbuatan dosa dan hutang) '. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepada‏ 
beliau, "Kenapa tuan banyak meminta perlindungan dari hutang?" Beliau menjawab,‏ 
"Sesungguhnya seseorang apabila berhutang dia akan cenderung berkata dusta dan berjanji‏ 
lalu mengingkarinya." Dan dari Az Zuhri ia berkata, 'Urwah bin Az Zubair telah mengabarkan‏ 
kepadaku, bahwa 'Aisyah? radliallahu 'anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu‏ 
'alaihi wasallam dalam shalatnya meminta perlindungan dari fitnah Dajjal."‏ 


4 ورو‎ £ A p a 5 Ca 8 A AI 
SEE LE MAN NE يدبن أي حَبيب‎ PIL Sad NGA قال‎ aapa a ga قتَيّبَه‎ SS 
2 Z - ns Z " 7 
1 و‎ ya w 41 z z5 4 KAGEN 4 z 4 
بهن‎ NA aké an AE سول اله صل‎ IIS 23 نا ي کر‎ 
MAR 5 - ب‎ > Z 5 
2 2 . 2> 28 ad .? Ag 4 24 27 A 21 AG TB ML 4 
Sean AE MESIN ga has كيرا وَل‎ Lab صَلاتٍ قال قل الله إن ظَلْمَتٌمَفْسِي‎ 
re ب‎ z 2, 
1 


EN AN SE HI Ae 


790. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Abdullah bin 'Amru dari 
Abu Bakar Ash Shiddig radliallahu 'anhu, ia berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Ajarkanlah aku suatu do'a yang bisa aku panjatkan saat shalat!" Maka Beliau pun 
berkata: "Bacalah "ALLAHUMMA INNII ZHALAMTU NAFSII ZHULMAN KATSIIRAN WA LAA 
YAGHFIRUDZ DZUNUUBA ILLAA ANTA FAGHFIRLII MAGHFIRATAN MIN 'INDIKA WARHAMNII 
INNAKA ANTAL GHAFUURUR RAHIIM (Ya Allah, sungguh aku telah menzhalimi diriku sendiri 
dengan kezhaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa 
kecuali Engkau. Maka itu ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisi-Mu, dan 


rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) '. 


Bab: Memilih Doa Tertentu Setelah Membaca Doa Tasyahud Hukumnya Bukan 
Wajib 


A A 


0 4 BA, ML 9 8 z i 2 0 اس ر‎ “G6 
- WALANG AEK s w DLD LG a GNL 01 50 > 2ه‎ 12 2 BAA LANAN 
A 


4 
- 


ANE LAN 5 a JE Make ipa dl KEREN A في‎ eka pal 


A 


A a س ر ل د‎ A A Pa Ae Gie GT a? A A ai? شض‎ 

we ا ر س 2 ... 2 ا بش اس أ‎ LX 7 sen AN ia, AL 
- ni TA INGON LANG < c Pa 03 Kat Tani A - 
على عباداله الصالحين‎ PER NENG a ANA lan $ 


Z - 
A 22% £ s 


TAERA 0 " 56 4 Jana “5 47 ر‎ ak 0 57 ma 4 TAN 2 6 
SIARAN GAN إلا‎ SANA السَّمَاءِأَوْبَهَالسّمَاءِوَالْأَرْضِ‎ ga كل‎ TES ia 


7 - 7 A 2z 

ihai a مدا عَبدهو رسو‎ 
791. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Al A'masy telah menceritakan kepadaku Syaqiq dari 'Abdullah berkata, "Jika kami 
shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami mengucapkan: "ASSALAAMU 
'ALAALLAH MIN 'IBAADIHIS SALAAMU 'ALAA FULAAN WA FULAAN (Semoga kesejahteraan 
terlimpahkan kepada Allah dari hamba-hamba Nya, dan semoga kesejahteraan terlimpahkan 
kepada si anu dan si anu) '. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
kalian mengucapkan: 'ASSALAAMU 'ALAALLAH (Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada 
Allah) ', karena sesungguhnya Allah, Dialah As-Salaam. Akan tetapi bacalah: 'ATTAHIYYAATU 
LILLAHI WASHSHALAAWAATU WATHTHAYYIBAAT ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHANNABIYYU 
WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH ASSALAAMU 'ALAINAA WA 'ALAA 'IBAADILLAHISH 
SHAALIHIIN (Segala penghormatan hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. 
Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada engkau wahai Nabi dan juga rahmat dan 
berkah-Nya. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba 


Allah yang shalih). Karena apabila kalian mengucapkan seperti ini, maka berarti kalian telah 
mengucapkan salam kepada seluruh yang ada di langit atau yang berada di antara langit dan 
bumi." (Dan lanjutkanlah dengan bacaan): 'ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU 
ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASUULUH (Aku bersaksi tidak ada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya) 
'. Lalu ia memilih doa yang paling ia sukai kemudian berdoa dengannya." 


Bab: Orang Yang Tidak Mengusap Dahi dan Hidung Setelah Shalatnya Selesai 
IG AS Kama سالت اباب‎ BASE gagé من‎ aa z مَسَلِمبْن‎ KANA 


1 A 0 ZA AÉ 
الطونف جَبهته‎ KER Salin الْمَاووَ‎ ganas ka sale Jo NG AE 


792. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Sa'id 
Al Khudri (tentang Lailatul Qadar). Lalu ia menjawab, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sujud di atas air dan lumpur hingga aku bisa melihat bekas lumpur itu di dahi 
beliau." 


Bab: Mengucapkan Salam 


- 
EM <3 


er 7 2 
ABA AP E ANA Ei ANGS aa sa HN A ESE Seo s Aas 


A 


رَضِيَ AN AÉ SISA‏ الم و aa‏ إِدَاسَلََكَامَالِيَسَامْحِينَيَقَضِي تَسَلِيمَهُ 


“ Tai 


AR USA AD ISA SES 


Bao AN هُنَمَنَ‎ Be 
793. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Hind binti Al Harits 
bahwa Ummu Salamah radliallahu 'anha berkata, "Apabila Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam mengucapkan salam, maka seketika selesainya salam beliau itu pula mereka 
langsung bangkit, sementara beliau berdiam diri sebentar sebelum berdiri." Ibnu Syihab 
berkata, "Menurutku -dan hanya Allah yang tahu- beliau melakukan itu agar kaum wanita 
punya kesempatan untuk pergi sehingga seseorang yang berlalu pulang dari kalangan laki- 
laki tidak bertemu dengan mereka." 


Bab: Mengucapkan Salam Ketika Imam Mengucapkannya 


en AN NAN YEN ENI ga بن مو‎ SS 
ain kalah عَلَيَهِوَسَلَم‎ MAS Ne Aa wis AN ا‎ 


794. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Mahmud 


bin Ar Rabi' dari 'Itban bin Malik berkata, "Kami pernah shalat bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka kami salam ketika beliau salam." 


Bab: Orang Yang Tidak Berpendapat Perlunya Menjawab Salamnya Imam dan 
Mencukupkannya Sebagai Salam Penutup Shalat 


SN gara AH SANG GA n o SARA 


Laa sa kaka ا‎ SENI ARE 253 
NENG م ني شال قل نش أ للقي كني سال‎ WAN UGA KE 
Bor مي‎ aga NG HS AISI KAN 5s عَلَيْوَسَلَم انكرت بَصر‎ 
ولا‎ a a 
EH ر وَسَلَّم‎ aja Aan anus Ke Sela sala Para 


3 


wi 
J £ 


Aas? Khanna ajak A 


795. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah A. kepada kami 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Mahmud bin Ar Rabi', dia mengklaim bahwa ia telah membuat 
perjanjian dengan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan meminta keberkahan kewat air 
yang diambil dari sumur yang ada di dalam mereka. Dia berkata, Aku mendengar 'Itban bin 
Malik Al Anshari kemudian seseorang dari suku Bani Salim berkata, "Aku pernah memimpin 
shalat kaumku, Bani Salim. Pada kemudian hari aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang sudah 
lemah penglihatan sedangkan genangan-genangan dari saluran air sering menghalangi 
antara aku dan masjid kaumku. Seandainya tuan berkenan, bolehlah tuan datang berkunjung 
lalu shalat di rumahku pada suatu tempat yang akan aku jadikan masjid." Maka Beliau 
berkata, "Aku akan datang, Insyaallah." Kemudian beliau datang kepadaku bersama Abu 
Bakar di waktu siang yang terik. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu minta izin masuk dan 
aku pun mengizinkannya. Sebelum duduk beliau langsung bersabda: "Mana tempat yang kau 
sukai untuk aku shalat padanya di rumahmu ini?" Maka Itban memberi isyarat kepada Beliau 
tempat yang disukainya supaya Beliau shalat di tempat tersebut. Beliau lalu berdiri shalat 
dan kamipun berdiri shalat mengatur shaf di belakangnya. Kemudian Beliau mengakhiri 
shalat dengan salam, maka kamipun mengucapkan salam setelah Beliau salam." 


Bab: Dzikir Setelah Shalat 


SEA 


KANG IE ANE جر‎ MASA NN Nun حَدَتمَاإِسَحَادٌ‎ 
Â asine SA AN NS Pe NE رضي‎ EA E TA Ega 


AN 22 رودي 2 ير‎ AAZ E 2124% a 3 ص ر ار رو‎ Rio 4 
BALE KELNIE صل اللَمُعَلَيَهِوَسَلَمَ‎ AI AE JÊNG SS من‎ JAN 
BAN BUSA gê grad 


796. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashir berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdurrazag berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa Abu Ma'bad mantan budak Ibnu 'Abbas, mengabarkan 
kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya, bahwa 
mengeraskan suara dalam berdzikir setelah orang selesai menunaikah shalat fardlu terjadi di 
zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu "Abbas mengatakan, "Aku mengetahui bahwa 
mereka telah selesai dari shalat itu karena aku mendengarnya." 


GE NE gA 3923 AGAN KE ACER OA MAA a R HE iya‏ الله 
Lai PES SKS‏ َصَلَاة التي NE Haa Par AN‏ حَدَكْتَاسْفْيَانُعَنَ 


A 


Bai SENA AN مَعْبَدِ أُضِدَىَمَوَ‎ A, pe 


797. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan telah menceritakan kepada kami 'Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, "Aku mengetahui selesainya 
shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari suara takbir." 'Ali berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Amru ia berkata, "Abu Ma'bad adalah salah satu budak Ibnu 'Abbas 
yang paling jujur." 'Ali berkata, "Nama aslinya adalah Nafidz." 


PRA 


256 


HAN Ea LEAN Sea an کا بنا کر قال حَدَكَْا مُعَكَمةٌ‎ 
Jan الالو‎ a AG sale صل اله عليه‎ AN ANE NGE ضي‎ 

NATA EE RENDA‏ شۇك قشلين انوا 

یوچاو نکر ڙو دو LAS PENIS PAMA‏ 


Í 2 - Kp‏ 33 و ES‏ ۶ و 
e Sui‏ کو di NA sabên A MES‏ 5 


27 GENG GANG ING A ري ول ىم ےر ر‎ 
Na eta ale وتحمدونو‎ 


TA و‎ 


LAN ja Wa sas NG LAI Pen AK Pe ikat 


Z AA 


GG ENG: GIS talas - PETA laah 
798. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar berkata, telah 
menceritakan kepada kami Mu'tamir dari 'Ubaidullah dari Sumayyah dari Abu Shalih dari 
Abu Hurairah berkata, "Pernah datang para fugara kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
seraya berkata, "Orang-orang kaya, dengan harta benda mereka itu, mereka mendapatkan 
kedudukan yang tinggi, juga kenikmatan yang abadi. Karena mereka melaksanakan shalat 


seperti juga kami melaksanakan shalat. Mereka shaum sebagaimana kami juga shaum. 
Namun mereka memiliki kelebihan disebabkan harta mereka, sehingga mereka dapat 
menunaikan 'ibadah haji dengan harta tersebut, juga dapat melaksnakan 'umrah bahkan 
dapat berjihad dan bersedekah." Maka beliau pun bersabda: "Maukah aku sampaikan 
kepada kalian sesuatu yang apabila kalian ambil (sebagai amal ibadah) kalian akan dapat 
melampaui (derajat) orang-orang yang sudah mengalahkan kalian tersebut, dan tidak akan 
ada yang dapat mengalahkan kalian dengan amal ini sehingga kalian menjadi yang terbaik di 
antara kalian dan di tengah-tengah mereka kecuali bila ada orang yang mengerjakan seperti 
yang kalian amalkan ini. Yaitu kalian membaca tasbih (Subhaanallah), membaca tahmid 
(Alhamdulillah) dan membaca takbir (Allahu Akbar) setiap selesai dari shalat sebanyak tiga 
puluh tiga kali." Kemudian setelah itu di antara kami terdapat perbedaan pendapat. Di 
antara kami ada yang berkata, "Kita bertasbih tiga puluh tiga kali, lalu bertahmid tiga puluh 
tiga kali, lalu bertakbir empat puluh tiga kali." Kemudian aku kembali menemui Beliau 
shallallahu "alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Bacalah 'Subhaanallah walhamdulillah 
wallahu Akbar' hingga dari itu semuanya berjumlah tiga puluh tiga kali." 


ET BIN ON Ca 2 عدا مر‎ LA Yen DUA PA LAS ANA EGA DUA 
كات ب المغيرةبّنٍ‎ 15953 Nee PUS بن يوسف قال يَانَعَنَ‎ 


“NN 


Z Z و م‎ 


A ر‎ A کو‎ ZA -23 3 Hi LA | ES موه ر‎ Aiz AMIE 8 
SIH agan لله‎ de Y شعبّه في > ب إلى ويه‎ a de J شعبه‎ 
As, م‎ A A 2 ر ت رركي ومع وو م‎ P (NRP Pd 7 2 wA 
LING AA NAL واوا‎ AN 2 سور‎ 2 ng Kl ر‎ AG وو‎ 
PNS ) Kera aa بلا له إلا اللّهوَحَدَمُلا شر‎ PNS P 


A و‎ 


0 CPE کر و ےا و ار ر‎ 2 DING م2 آم‎ adi 
JD AE pe EN KENA JENGGI SELAI BEN ser ANU 


Pata MENU Go > 25 2 د مااي‎ A hs اا ا‎ La 
etid بَّنِمُحَيَمرَةَعَنَوَرَاوبَذَاوَ قالا‎ NE ENE بن عمير ذاو‎ 


799. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Abdul Malik bin 'Umair dari Warrad penulisnya Al Mughirah bin 
Syu'bah, berkata, " Al Mughirah bin Syu'bah meminta aku untuk menulis (hadits) buat 
dikirim kepada Mu'awiyyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a setiap selesai 
dari shalat fardlu: 'LAA ILAAHA ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU, LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU WA HUWA 'ALAA KULLI SYAI'IN OADIIR. ALLAHUMMA LAA MAANI'A LIMA 
A'THAITA WA LAA MU'THIYA LIMA MANA'TA WA LAA YANFA'U DZAL JADDI MINKAL JADDU 
(Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, yang Tunggal dan tidak ada sekutu bagi- 
Nya. Milik-Nya segala kerajaan, dan milik-Nya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan dari apa yang Engkau berikan dan dan tidak 
ada yang dapat memberi dari apa yang Engkau tahan. Dan tidak bermanfaat kekayaan orang 
yang kaya di hadapan-Mu sedikitpun) '." Syu'bah berkata dari 'Abdul Malik bin 'Umair 
dengan lafadz seperti ini. Dan dari Al Hakam dari Al Qasim bin Mukhaimirah dari Warrad 
dengan seperti ini juga. Al Hasan berkata, "Al Jaddu artinyaadalah kekayaan." 


Bab: Imam Menghadap Makmum Setelah Memberi Salam 


wW 


Ji is A Anas se PAR En BA Aas سی إِسَمَاعِي|‎ gas 


A l ر 4 - 4 > ووه‎ 5 D 
aga p CAS E iNo صل‎ lala RATA 2 کارا‎ 
A - 


800. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Jarir bin Hazim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Samrah bin 
Jundub berkata, "Jika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selesai dari menunaikan shalat, beliau 
menghadapkan wajahnya ke arah kami." 


PERAN AN ES ge عبد الو نم امةن مالك عن‎ as 
ZA 


HAN ala pel صل‎ NI ga Yo NG مش ونين كلهي‎ 


JELAS PA الاس‎ je JAS a AT HPN, AS AE, 


La $ang SAS NGING NS LS بالك‎ IS يو‎ bya AIA 


ر 


801. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Shalih bin 
Kaisan dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Zaid bin Khalid Al Juhaini 
bahwasanya dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memimpin kami shalat 
Shubuh di Hudaibiyyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Setelah selesai Beliau 
menghadapkan wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda: "Tahukah kalian apa yang 
sudah difirmankan oleh Rabb kalian?" Orang-orang menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih 
mengetahui." Beliau bersabda: '(Allah berfirman): 'Di pagi ini ada hamba-hamba Ku yang 
beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Orang yang berkata, 'Hujan turun kepada kita karena 
karunia Allah dan rahmat-Nya', maka dia adalah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada 
bintang-bintang. Adapun yang berkata, '(Hujan turun disebabkan) bintang ini atau itu', maka 
dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang'." 


- 
4 - 


SNI ANTENA EKA AE 


Z 


1212 


HATE IN HA SA SAS 


a11 Ai. 


Wiat EA Sa 6 é KAN LEE AN EA صل‎ 
YANA Ne NG San PP AA II 


A 


802. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar Yazid bin Harun 
berkata, telah mengabarkan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik berkata, "Pada suatu 
malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengakhirkan shalat hingga 
pertengahan malam, lalu beliau keluar menemui kami (untuk melaksanakan shalat). Selesai 
shalat beliau menghadap ke arah kami dan bersabda: "Manusia sudah selesai melaksanakan 
shalat lalu mereka tidur. Dan kalian akan tetqap dalan hitungan shalat selama kalian masih 
menunggu (pelaksanaan) shalat." 


Bab: Imam Berdiam Sejenak Setelah Salam Di Tempat Shalatnya 


214 Pd í UACA 


ghasda era 2 KN Sayan BUNG ANA GE AJA َو‎ 


<% 


ea Ta o ai 


DI سد كم‎ AB ga a 257 ڪي فد‎ 


A ا دو‎ AS, ena Nás 
P KAN sagê ngo laSa AS NYA 
SAMA SESI PAM MA tar NA), aa 25313 


2 2 


JET AN SALE N AA, i PARA GES NG ge Am 


8 


21 K9 2 ع‎ KITA <7 Ka 12 7224 BAKTI; sai 
EPET SEA 3 IS بنك الْحَار‎ ENG PN Sa 


م 


: Lana NG ka ya RAP ani NG Í كك‎ ahh وھ حلي تمي‎ 
SNG agni تين الوه‎ ANA بي‎ SEE 


PA 
5 KG 


aa 2 24 26 Bag Ag “Tina £ a. 17 AS LA EA Ki, 


وَسَلمَ 
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Ibrahim‏ .803 
bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Hind binti Al Harits dari Ummu‏ 
Salamah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika selesai salam, beliau tetap berdiam di‏ 
tempatnya sejenak." Ibnu Syihab berkata, "Menurut kami -dan Allah yang lebih tahu, hal itu‏ 
agar wanita yang akan pergi punya kesempatan." Dan Ibnu Abu Maryam berkata: telah‏ 
mengabarkan kepada kami Nafi' bin Yazid berkata, telah mengabarkan kepadaku Ja'far bin‏ 
Rabi'ah bahwa Ibnu Syihab menulis surat kepadanya, telah menceritakan kepadaku Hind‏ 
binti Al Harits Al Firasiyyah dari Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -dia‏ 
adalah teman Ummu Salamah- ia berkata, "Ketika beliu salam, para wanita bergegas kembali‏ 
ke rumah-rumah mereka masing-masing sebelum Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam‏ 
beranjak pergi." Ibnu Wahab berkata: dari Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan‏ 
kepadaku Hind Al Firasiyyah. Dan 'Utsman bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepada‏ 
kami Yunus dari Az Zuhri telah menceritakan kepadaku Hind Al Firasiyyah. Dan Az Zubaidi‏ 
berkata: telah mengabarkan kepadaku Az Zuhri bahwa Hind binti Al Harits Al Firasiyyah‏ 
mengabarkan kepadanya - saat itu wanita ini adalah isteri Ma'bad bin Al Migdad, sekutunya‏ 
Bani Zuhrah- Hind sering mengunjungi isteri-isrti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan‏ 
Syu'aib berkata: dari Az Zuhri telah menceritakan kepadaku Hind Al Firasiyyah. Dan Ibnu Abu‏ 
'Atig berkata: dari Az Zuhri dari Hind Al Firasiyyah. Dan Al Laits berkata: telah menceritakan‏ 
kepadaku Yahya bin Sa'id ia menceritakan kepadanya dari Ibnu Syihab dari seorang wanita‏ 
suku Ouraisy, ia menceritakan kepadanya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam."‏ 


Bab: Orang Yang Selesai Memimpin Shalat Jama'ah Lalu Teringat Sesuatu Keperluan 
Kemudian Berjalan Melangkahi Para Makmum 


- - A PA 
ام وك‎ AS - AS l A AA 2 - 26333 4 5: sn. 2 بر عبد‎ 22 VEZA 


Z 2 KA - IN عله سام‎ ZA A 2 2 2 1 5 
a Akeh ga Wa kasa NETE seat 56 KI 
ANI Saat anta NG jadah حجر‎ ans قاب الاس إلى‎ NATA 


A 


GA NYANE (êh Suite jaka saré سر سر‎ yA 


804. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid bin Maimun berkata, telah 
menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari 'Umar bin Sa'id berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Ibnu Abu Mulaikah dari 'Ugbah berkata, "Aku pernah shalat 'Ashar di belakang 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri 
dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar 
isteri-isterinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesa-gesaan beliau. Setelah itu 
beliau keluar kembali menemui orang banyak, dan beliau lihat orang-orang merasa heran. 
Maka beliau pun bersabda: "Aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku 
khawatir itu dapat menggangguku, maka aku perintahkan untuk dibagi-bagikan." 


Bab: Berpaling dan Beranjak dari Sebelah Kanan atau Kiri 


29 


Yá عَنَعْمَارَةَبْنِعْمَيرٌ عَنَالْأسْوَدِقَالَكَالَعَبَدُ‎ SAVAS A يُوالْوَلِي ِكَالحَدَتْتَاشْعَبَة‎ ARAH 


Hoa E manakala 
ea كوا يَنْصَرِ‎ a ANE SAN 


805. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Sulaiman dari 'Umarah bin 'Umair dari Al Aswad berkata, Abdullah 
berkata, "Janganlah salah seorang dari kalian memberi peluang sedikitpun kepada setan 
untuk menggangu shalatnya." Dia berpendapat bahwa tidak boleh seseorang beranjak pergi 
kecuali dari sebelah kanannya, dan aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sering 
beranjak pergi dari sebelah kirinya." 


Bab: Tentang Bawang Putih Mentah, Bawang Merah dan Bawang Bakung 


SA NGGEN Gg 5 ant Sang ددا مدو قال فعا مسد يَحَيَى‎ 
near, BIASA مِنّْهَذْوِالشَّجَرَةٍ يَعْنِي‎ NA MS EU ala ya TA Ade 


806. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu "Umar 
radliallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda saat terjadinya 
perang Khaibar: "Barangsiapa memakan dari pohon ini, yaitu bawang putih, maka jangan 
sekali-kali dia mendekati masjid kami." 


4 


AA NA KI اك جُر یچ‎ E SAYA AG tg NIN AP KUA AS 


BUANA A sS عله يولم‎ NGABA NA Ea جَابِرَ‎ 
KE Ado PARA PAKAN Sean gs Sang 


807. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu 'Ashim berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij 
berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Atha berkata, "Aku mendengar Jabir bin 'Abdullah 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa memakan dari pohon ini, 
- maksudnya bawang putih-, maka hendaklah dia tidak mendatangi kami di masjid-masjid 
kami." Aku bertanya, "Apa yang beliau maksudkan itu?" Maka Jabir menjawab, "Aku tidak 
melihat maksud beliau yang lain kecuali yang mentah (belum dimasak)." Makhallad bin Yazid 
menyebutkan dari Ibnu Juraij, "Kecuali yang mentah." 


r 


ú áe ع‎ I 


e e Pap D si 


BAN AA Was بولقو‎ Ngan aa gala Mat NNR 


2, 


SES At KES nawan JH 736) Ha MH 


A 


Fat OA قا‎ Á 
Sa PAW PA نال امد رصاح ع وخپ‎ KEK | 
AY Ie RU Hira sng JANG MANA ب‎ ES AS وأو‎ KAN NA 


808. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab bahwa 'Atha menyakini bahwa Jabir bin 
'Abdullah meyakini bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
memakan bawang putih atau bawang merah hendaklah dia menjauhi kami." Atau beliau 
mengatakan: "Hendaklah dia menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk berdiam di 
rumahnya." Dan bahwasanya Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah diberikan periuk yang 
di dalamnya sayuran seperti kol. Kemudian beliau mencium arama sesuatu, beliau lalu 
menanyakannya dan beliau pun diberi kabar tentang beau tersebut. Maka beliau bersabda: 
"Sodorkanlah!" yakni kepada para sahabat yang bersamanya. Ketika beliau melihat mereka 
enggan memakannya, beliau pun bersabda: "Makanlah! Sesungghuhnya aku berbicara 
dengan orang yang bukan engkau ajak bicara." Ahmad bin Shalih menyebutkan dari Ibnu 
Wahab, "Saat perang badar beliau diberi..". Ibnu menyebutkan, "Yakni mangkuk berisi 
sayuran." Namun Al Laits dan Abu Shafwan dari Yunus tidak menyebutkan perihal mangkuk 
tersebut, dan aku tidak tahu ucapan tadi perkataan Az Zuhri atau memang redaksi hadits 
begitu." 


PEN AN III يز‎ Mn NI MES jasa AA GA 


“ 


PA na Nyala gas ALE TELANJANGI As sis kasad EN Jen 
Kal NG 


809. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits dari 'Abdul 'Aziz berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Anas bin Malik, 
"Pernyataan apa yang pernah kamu dengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang 
bawang putih?" Anas bin Malik menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memakan dari pohon ini, maka jangan sekali-kali dia mendekati kami atau 
shalat bersama kami." 


Bab: Tentang Wudlu'nya Anak-anak dan Kapan Mereka Diwajibkan Mandi, Bersuci 
Dan Kehadiran Mereka Pada Shalat Jama'ah di Masjid 


2 13 a KAA De kera La شْعْبَةُكَالَ‎ DI LE ا‎ 


Ea TE c. 22 اک و و‎ 
Les ليفك‎ pasha gs a Sedia PARA Ana MANA 
pa sae 


810. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, 
Aku mendengar Sulaiman Asy Syaibani berkata, Aku mendengar Asy Sya'bi berkata, "Telah 
mengabarkan kepadaku orang yang berjalan besama Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
melewati sebuah kuburan yang terpisah, kemudian Beliau memimpin mereka shalat dan 
orang-orang membuat shaf lalu shalat untuk kuburan tersebut." Maka aku tanyakan, "Wahai 
Abu 'Amru, siapa yang menceritakan kepadamu tentang ini?" Dia menjawab, "Ibnu 'Abbas." 


BN aa‏ یداه قال BA 5; ai A‏ عَنْعَطَاءَِنيَسَار َنأ يسمي 


5 


PERS dedal PAN s: 133 NANREN AN dea Sa 


811. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Shafwan bin Sulaim dari 'Atha' bin Yasar 
dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Mandi pada 
hari Jum'at adalah wajib bagi orang yang sudah bermimpi (baligh)." 


Wes E A IG PE اځ کا فيان‎ KE as 
as Ja jas Got yana para ajaaa jab yasa BEE JOKE 

97 دو‎ LARE ور‎ > AN ع ع أ‎ E 20 - 
(if ba اوو قلخد‎ A حَفِيفًا يُحَقْفَهُ‎ yen nana byah aa KWE تقول‎ 


2 


WAT A a ANIC dtng 227 AS و وه 4 ر‎ 
Seba é فَجَعَلَنِي‎ a CAR جت‎ PS PA BELLA BEI jah 


AG 


e G رر و‎ AT P Ee بے‎ D 5 sn Asa 
ًا‎ Jai NAN aka AYE IMAN, AAK Ba 3 Aa AN ALAN 
KANA ije isep kesa NG GG AKNG pa 


D ENG NA ENI BI AE) 

812. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari 'Amru berkata, telah mengabarkan kepadaku Kuraib dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata, "Suatu malam aku pernah menginap di rumah bibiku, 
Maimunah? radliallahu 'anha. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidur dan bangun 
kembali di sebagian waktu malam, beliau berwudlu dari geriba yang sudah yang digantung 
secara ringan -'Amru teramat mensedikitkan (air yang dipakai) -. Kemudian beliau berdiri 
shalat, aku lalu bangun: berwudlu sebagaimana beliau wudlu. Kemudian aku datang dan 
berdiri di sisi kiri beliau, namun beliau kemudian menggeser aku ke sebelah kanannya. Beliau 
lalu shalat menurut apa yang Allah kehendaki (lamanya), kemudian beliau berbaring tertidur 
hingga mendengkur. Setelah itu datanglah seorang mu'adzin yang memberitahukan bahwa 
waktu shalat shubuh telah tiba. Beliau kemudian berangkat bersama mu'adzin tersebut 
untuk menunaikan shalat dengan tidak berwudlu lagi." Kami tanyakan kepada 'Amru: 
"Orang-orang mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (jika tidur), mata beliau 
tidur namun hatinya tidak." Maka 'Amru menjawab, "Aku mendengar 'Ubaid bin 'Umair 
berkata, "Sesungguhnya mimpinya para Nabi adalah wahyu." Lalu dia membaca firman 
Allah: "Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu) ' (Qs. Ash 
Shaffaat: 102). 


SAS NG Jae Si‏ مالك 2 کإشکاق a‏ نمالو ا6 جنک 


Z 


ye ya SIA a كَل‎ Galo halal Ai a MAHA غت ر سول اران‎ 
aya Ar AN AN کک کار گام رشو‎ EU N. AS Pera A 
EK Ah is و الت مي‎ 


813. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ishag bin 'Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik bahwa neneknya, Mulaikah, 
mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menghadiri hidangan yang ia 
masak untuknya. Beliau lantas memakannya lalu bersabda: "Berdirilah kalian, aku akan 
pimpin shalat kalian." Maka aku berdiri di tikar milik kami yang sudah hitam lusuh akibat 
sering digunakan. Tikar itu kemudian aku perciki dengan air, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri diatasnya. Maka aku dan anak yatim yang tinggal bersama kami 
merapatkan shaf di belakang beliau sedangkan nenek kami berdiri di belakang kami. Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian shalat memimpim kami sebanyak dua rakaat." 


G4 ل واه‎ KAA » G و‎ > » G م ورو‎ Ti A EMA ووو 26-1 و‎ De KAP 


SALA PSN IN RESI áa al kai kasa a ya ah Ade 
KA PESAN ES KAH SN, 
814. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, bahwa dia 
berkata, "Pada suatu hari aku datang sambil menunggang keledai betina dan pada saat itu 
usiaku hampir baligh. Saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang shalat bersama 
orang banyak di Mina tanpa ada dinding di hadapannya. Maka aku lewat di depan sebagian 
shaf. Lalu aku turun dan aku biarkan keledaiku mencari makan, aku lantas masuk ke dalam 
barisan shaf dan tidak ada seorangpun yang menegurku." 


FADE Kas “33 IA يقال‎ BU AI KEK JAJAN 


ر 


LE SES PE دام‎ ka AAS وکال غا‎ JAM اة‎ DIA 
AA e ااا / يهوَسَلَم ف الِشَاءِ‎ ja Ag APA AE aa 
ARI JA AAS DG KA الو صل‎ As AAN PALA 


Kes Ja AE + كوي اعد بو سرف‎ PDA 
815. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair 
bahwa 'Aisyah berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah mengakhirkan shalat 
'Isya' ketika malam sudah larut." "Ayyasy berkata: telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
A'la telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah 
radliallahu 'anhuma, berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah mengakhirkan 
shalat 'Isya' ketika malam sudah larut, hingga akhirnya 'Umar berseru kepada Beliau, "Para 
wanita dan anak-anak sudah tidur." Beliau lalu keluar seraya bersabda: "Tidak ada 
seorangpun dari penduduk bumi mengerjakan shalat ini selain kalian." Dan pada saat itu 
tidak ada satu orangpun yang melaksanakan shalat selain penduduk Madinah." 


LIAA? Eat ak NG SEA EN LA Sis‏ دوہ ۶ امه مس 


MA P .. ba Padi 


Ng 


A 


sani desan hee Meh sn angan 

ول ibis Bau AN‏ بنط أ عل ابه AS Ne‏ ر نالصلَتِ م حَطب 4أ 
Sbs BALAI‏ هو SA AI Arsa DEL ANA‏ 
LAI MEI‏ 

816. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali berkata, telah menceritakan kepada 


kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku 
'Abdurrahman bin 'Abis berkata, Aku mendengar ada seseorang bertanya kepada Ibnu 


'Abbas radliallahu 'anhuma, "Apakah engkau pernah ikut keluar (shalat) bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab, "Ya. Sekiranya bukan karena kedudukanku di 
sisi Beliau, niscaya aku tidak mungkin (bisa) ikut -karena umurnya masih kecil-. Beliau 
mendatangi tempat yang agak tinggi dekat rumah Katsir bin Ash Shalt lalu memberikan 
ceramah, kemudian mendatangi para wanita. Beliau lantas memberi nasihat kepada mereka, 
mengingatkan dan memerintahkan mereka agar bersedekah. Maka para wanita tersebut 
memberikan apa yang ada pada tangan dan leher mereka (emas perhiasan) lalu dimasukkan 
ke dalam kain Bilal, setelah itu beliau dan Bilal menuju Ka'bah." 


Bab: Perginya Para Wanita Ke Masjid Pada Malam Hari dan Akhir Malam Yang 
Masih Gelap 


ANGGE KANG BE Laka ag gk AA SS‏ عَنْعَابِضَدَرَضِيَ اله 


Pa PALANG EN, San sa SENA PA Dos 
ا‎ SINA ارادم‎ ds AE LAN 


Az 


J Ny) نت الشفى‎ PAN PANAI A بِالْمَدِينَةَوَ كَانُوا‎ 


817. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dari 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
mengakhirkan shalat 'Isya' ketika malam sudah larut, hingga 'Umar berseru pun kepada 
beliau, "Para wanita dan anak-anak sudah tidur!" Maka keluarlah Rasulullah seraya 
bersabda: "Tidak ada seorangpun yang menunggu pelaksanaan shalat 'Isya ini dari penduduk 
bumi selain kalian." Dan pada hari itu tidak ada satu orangpun yang melaksanakan shalat 
selain penduduk Madinah. Mereka melakanakan shalat 'Isya antara telah berlalunya waktu 
syafag hingga sepertiga awal malam." 


SAE GE الو ڪن‎ Ea Aa an بن مود‎ SAE Sis 


ESA Ya A المج د ادنو‎ JI Na Im NG JG ka a 0 
aya Ata عُمَرَعَنْالتَّبِيَصَلَ ال‎ pian ák 


818. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Hanzhalah dari Salim bin 
'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika isteri-isteri kalian minta izin ke masjid di waktu malam, maka berilah mereka 
izin." Hadits ini dikuatkan oleh Syu'bah dari Al A'masy dari Mujahid dari Ibnu 'Umar dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam." 


AN SERI PES RKA í PRA NE ANA YE an 3 AE SS 


E RA 


Arg 2 


PN ANA Er Asa Ary Ajang ss Sl, الحا‎ 


4 


21 رر r‏ فاع ابر PEDET LA‏ کا ر aan‏ 1م 2 ر و 
la sahé‏ ك ٳِدَاسَلَمَنَ من الم ئو AE‏ تبك رسو ل اله صل adia ska EA‏ 
AE BALL‏ رسو ل اله صل PEN ALA‏ 


819. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami 'Utsman bin 'Umar telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, telah 
menceritakan kepadaku Hind binti Al Harits bahwa Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, bahwa para wanita di zaman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam jika mereka telah selesai dari shalat fardlu, maka mereka segera 
beranjak pergi. Sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kaum laki-laki yang 
shalat bersama beliau tetap diam di tempat sampai waktu yang Allah kehendaki. Ketika 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berdiri dan beranjak pergi maka mereka pun 
mengikutinya." 


4 وام I GA ra AA‏ ص اس ع و لم 4 
ANG NI‏ شاع ورو 2l) Mba? Deli‏ سو وو SNG ? o LGA‏ 7 ور 12 2 
Wa jeda a 5‏ احوحدثنا SANA‏ بن يُوسف قال أخبر نَامَالِك عَنَيَحَيَى بن 


r 
7 


و و NGANA AE ENGGA NGINA‏ ا 
سي ga MAE An gak bê‏ عَنْعَايشة GENG‏ كاد رسو ل الو Jaka AAN Je‏ 


A PAN 2‏ و وور G A‏ ودر 73 
KA :‏ اما نعف فاا 


820. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah binti 'Abdurrahman dari 
'Aisyah ia berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Shubuh, 
maka para wanita yang ikut berjama'ah datang dengan menutup wajah mereka dengan 
tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap." 


Z < 00 £7 Hg Ta 7G - و‎ 20 
e ور دي‎ ERZ 2 A7? Ketat وه وہ‎ GAS WS Grayk 


. 
۵ 
Z A 


NN 


g ANENG Fs 2w en 2 > PE‏ رت وم + AEX G‏ ل 
aE ALE N NE‏ بيه قال قال JAMI san5‏ اسَمُعَلَيَهوَسَلَم NAN IG‏ 
- ا ين .8 A Ts - - ANN,‏ - 


A 
e 


22 م‎ Z < A ر ر‎ AZ A Pa, A, TA ASA 
aisia صلاتي كر‎ a) SEG ANAK a 


821. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Miskin berkata, telah menceritakan 
kepada kami Bisyir bin Bakar telah mengabarkan kepada kami Al Auza'i telah menceritakan 
kepadaku Yahya bin Abu Katsir dari 'Abdullah bin Abu Oatadah Al Anshari dari Bapaknya ia 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku pernah berdiri 
melaksanakan shalat dan aku ingin memanjangkannya, namun kemudian aku mendengar 
tangisan bayi. Maka aku pendekkan shalatku karena aku khawatir akan memberatkan 
ibunya." 


2223% NA A9 AK م ا و ر‎ sen TI bai Seno EA AA ر رو ه ورور‎ 
سمي عَنَعَمْرََعَنَعَابِشْهرَضِي الله عنما‎ gi SS EME قال خم‎ aa ga Al عبد‎ SAS 


A P P 


4 Z - م‎ G Z 
و‎ JAAN < 2 ANA GA Pa 2$ - 22 اور و‎ PAN PEPE DEAE 2U 


822. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, 
"Seandainya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengetahui apa yang telah terjadi 
dengan para wanita sekarang ini, niscaya beliau akan melarang mereka sebagaimana 
dilarangnya para wanita bani Isra'il." Yahya berkata, "Aku bertanya 'Amrah, "Apakah mereka 
dilarang? 'Amrah menjawab, "Ya." 


Bab: Shalatnya Kaum Wanita di Belakang Laki-laki 


NA 24 


“f A Pn -3 2 و‎ Lu 2 A LRA 2 2. 
LA EL ip KANE RN Aa a جا تح ر3‎ 


رَضيَ EA‏ گان ر سول اله ص Sa SEA‏ 


P 


LA 


2 MK 23 0 4 2t و‎ A Gi. Aa 
BS pai IS NGENAL e Ig sas أن‎ Janaka PRESS $ 


823. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Oaza'ah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Az Zuhri dari Hind binti Al Harits dari Ummu Salamah 
radliallahu 'anhu, ia berkata, "Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan 
salam, maka para wanita langsung beranjak pergi ketika beliau selesai mengucapkan 
salamnya. Sementara beliau tetap di tempatnya sejenak sebelum beranjak pergi. Menurut 
kami -dan hadits hanya Allah yang tahu- beliau lakukan itu agar para wanita bisa segera pergi 
sebelum diketahui oleh seorangpun dari jama'ah laki-laki." 


OE A 


TAAT انمالك رضي‎ ANA SG ہے‎ £ A KNA 


LAN‏ الع و ELi 54 Saga‏ يد AA sahi ps‏ لما 


824. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari Ishag bin 'Abdullah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, ia berkata, "Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat di rumah Ummu Sulaim, maka aku 
dan anak yatim ikut di belakang beliau sedangkan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami." 


Bab: Bubarnya Kaum Wanita Dengan Segera Setelah Selesai Shalat Shubuh dan 
Sedikitnya Waktu Mereka Berdiam di Masjid 


و ور جوري 


EME بن الاسم‎ AE ALE EDSS بَنْمَْصُورٍ‎ 
Hap pan Je : JG عَلَيَهِوَسَلَّمَ‎ IAES ع ا ولا ا‎ AN عَايِشَدَرَضِيَ‎ 

2 576 Sa ره‎ Ki DAN ms - 5 
Wass rewan al A مونلا يُعَرَفَْمنَا‎ zail 


825. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami Sa'id 
bin Manshur telah menceritakan kepada kami Fulaih dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari 
Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat Shubuh di waktu yang masih gelap, sehingga kaum Mukminah berlalu 


A eR یی بن م ير‎ SAS 


pergi tidak ada yang dapat mengenalinya, atau sebagian mereka tidak bisa mengetahui 
sebagian yang lain." 


Bab: Minta Idzinnya Seorang Istri Kepada Suaminya Bila Hendak Pergi Shalat Ke 
Masjid 

,259 ور 85 NEO‏ 39 ودام ىه cg‏ > 5 224 س ص ع Pak‏ 2 57 ا > 2 „ob‏ 

84 2 Te LA RAPENA و 21244 ر‎ 

MR كم فلا‎ ALS AN ES AN Ia) صل الله عليه وسل‎ 


826. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin 'Abdullah dari Bapaknya dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika isteri salah seorang dari kalian minta izin (untuk ke 
Masjid), hendaklah ia larang." 


Kitab: Jum'at 


Bab: Kewajiban Shalat Jum'at 


a LA 


asa ziz و‎ 2 z SB باهر‎ SAS iens 
A 435 


& AA نْكَبَِنَاكَهَدَايَوْ‎ LI 3 KERA 3546 الابقو‎ a َال‎ 


و24 


ESA 33 PI Sa MEA Bgn AM aé 


827. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad banwa 'Abdurrahman 
bin Hurmuz Al A'raj mantan budak Rabi'ah bin Al Harits, menceritakan kepadanya 
bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa ia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kita datang terakhir dan pertama pada hari kiamat, 
meskipun mereka diberi Kitab sebelum kita. Dan ini adalah hari dimana mereka mendapat 
kewajiban, namun kemudian mereka berselisih di dalamnya. Allah lalu memberi hidayah 
kepada kita, maka semua manusia akan mengikuti kita (hari ini), besok hari untuk Yahudi dan 
Nashrani hari setelahnya lagi." 


Bab: Keutamaan Mandi Pada Hari Jum'at dan Apakah Anak Kecil Boleh Menghadiri 
Shalat Jum'at 


4 
ار و3 


a by ge iis‏ ,4 1212 و و و رد 
GEN AAA‏ الاير توت قال اخ IA as SAS‏ 


22 وس 


LEBAH IE saga May Á oá 


828. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorangii kalian mendatangi shalat jum'at 
hendaklah ia mandi." 


A 
A 


EP OORE PANTEA EN aa ANG 


g&u AG AE NENG 5 gat NE gat 3 A‏ ف الْحُطْبَةَيَوَمَ 


pi 


A 9 9 PENA 4 TA IIN aaa 2 
PE حاب التَّبِيَ صَلَ ا‎ IM PAN JII 
A 33 GAWA اهي حى سر‎ IE BELA TEA 

aka AE ISI ea‏ گان 


829. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Malik dari Az Zuhri dari Salim bin 


"Abdullah bin 'Umar dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwa ketika 'Umar bin Al 
Khaththab berdiri khuthbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang laki-laki Muhajirin Al 
Awwalin (generasi pertama), sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, masuk (ke dalam 
Masjid). Maka 'Umar pun bertanya, "Jam berapakah ini?" Sahabat tersebut menjawab, "Aku 
sibuk, dan aku belum sempat pulang ke rumah hingga akhirnya aku mendengar adzan dan 
aku hanya bisa berwudlu." Umar berkata, "Hanya berwudlu' saja! Sungguh kamu sudah 
mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam memerintahkan untuk mandi (di 
hari Jum'at)." 


Sis‏ عدا ن توت قال 4 ga‏ مالك عن صَفُوَانٌ A‏ سوير 


IM 


NG ds Lal BAN A DUBAI AN AN pe 1 TEA 


830. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Shafwan bin Sulaim dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri 
radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Mandi pada hari 
Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh." 


Bab: Memakai Wewangian Pada Hari Jum'at 


2 7 =. Lah AN aro AA م وم‎ MS و روك‎ NGE 24 Na 
EEIE e BE 
7 TA Pa KP ATA 5 = > امع هم ور‎ A ار و‎ Li MX 
MS ا‎ D NK 


l2 22442 PEREC يَوَءَ . 4“ 22 تر واس لوا‎ EN TE PAS 
44 1h Z Z akala x WA Pa cz ور‎ WA D 
LN AA SLANG Lak MA) E اجو‎ A E Sa 


KASI SS US ra PN و بُوعَبَداسَهَهُوَ‎ Sa 


Dg يُكتَى با ي کر‎ SAN PALA Ghe عيدب ا ي هلال و‎ ES SG 


831. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah bin Ja'far berkata, telah 
menceritakan kepada kami Harami bin 'Umarah berkata, telah menceritakan kepadaku 
Syu'bah dari Abu Bakar bin Al Munkadir berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amru bin 
Sulaim Al Anshari berkata, "Aku bersaksi atas Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, "Aku bersaksi 
atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Mandi pada hari Jum'at 
merupakan kewajiban bagi orang yang sudah bermimpi (baligh), dan agar bersiwak 
(menggosok gigi) dan memakai wewangian bila memilikinya." 'Amru berkata, "Adapun 
mandi, aku bersaksi bahwa itu adalah wajib. Sedangkan bersiwak dan memakai wewangian - 
dan Allah yang lebih tahu- aku tidak tahu ia wajib atau tidak, tapi begitulah yang ada dalam 
hadits." Abu 'Abdullah -yaitu saudara Muhammad bin Al Munkadir, dan tidak disbeut dengan 
nama Abu Bakar- berkata, 'Hadits ini diriwayatkan darinya oleh Bukair bin Al Asyaj dan Sa'id 
bin Abu Hilal dan masih banyak lagi.' Dan Muhammad bin Al Munkadir punya nama 
panggilan Abu Bakar dan 'Abdullah." 


Bab: Keutamaan Shalat Jum'at 


ل هيم مو ANAK YA BA GA‏ ی AA A,-‏ 
MAKA WS AH‏ بن یو سف قال آ خر مالع صو O‏ 


.. 


DIAN 
KAA 35 سَلَّمَكَاَمَنَاغْتَسَلَ‎ GAS SMI رشو‎ BEE ES BPN EN 
SEA BL AA ANA, Paman wedi PAS 
E AAS BUSA LELANG 135235 BILA SUSU 
ANG gank YENG SANG An BUS EA 


832. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Sumayya mantan budak Abu Bakar bin 'Abdurrahman, dari Abu 
Shalih As Saman dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi janabah, lalu berangkat menuju 
Masjid, maka dia seolah berkurban seekor unta. Dan barangiapa datang pada kesempatan 
(saat) kedua maka dia seolah berkurban seekor sapi. Dan barangiapa datang pada 
kesempatan (saat) ketiga maka dia seolah berkurban seekor kambing yang bertanduk. Dan 
barangiapa datang pada kesempatan (saat) keempat maka dia seolah berkurban seekor 
ayam. Dan barangiapa datang pada kesempatan (saat) kelima maka dia seolah berkurban 
sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar (untuk memberi khuthbah), maka para 
Malaikat hadir mendengarkan dzikir (khuthbah tersebut)." 


SE AAA nE و مُعَنْيَحَيَى هو انا ي‎ ea 


IM 


al‏ رَضِيَ JA AA au ses ga pa KEL‏ وجل goa bata Da‏ واكم 


r IM 


ISA, NBL FAK SANI gata Ji NS MAN لم تَحْتَِسُونَعَنّ‎ 


Ini SA 54) Jala KUTA 
833. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya -yaitu Ibnu Abu Katsir- dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa 'Umar 
radliallahu "anhu ketika berdiri memberikah khuthbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada 
seorang laki-laki masuk (Masjid). 'Umar lalu bertanya, "Kenapa anda terlambat shalat?" Laki- 
laki itu menjawab: "Aku tidak tahu hingga aku mendengar adzan, maka aku pun hanya 
berwudlu." Maka "Umar berkata, "Bukankah kamu sudah mendengar bahwa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika salah seorang dari kalian berangkat shalat jum'at 
hendaklah mandi." 


Bab: Memakai Minyakl Wangi Ketika Menghadiri Shalat Jum'at 


r 
م‎ e, P 


Se ANN Me 
عَمِنْطْهْر‎ BEA يهد‎ ALI جل يۇء‎ Ia سام‎ ALAN ko NIN si 


CA 
` 
A 
2 


ررك و ولو 2 رم همه 2 2 ر SANGGA a?‏ ا روم " PA‏ ر AN‏ 4 
era PARANG‏ بون اتون غيص ما کت ب له بصت 


A 


PRD ea رر‎ ANA 
SEN Ng ganas a) Pair PSSI 


834. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b dari Sa'id Al Magburi berkata, telah mengabarkan kepadaku Bapakku dari Ibnu 
Wadi'ah dari Salman Al Farsi berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah 
seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at lalu bersuci semaksimal mungkin, memakai 
wewangian miliknya atau minyak wangi keluarganya, lalu keluar rumah menuju Masjid, ia 
tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya lalu dia shalat yang dianjurkan baginya 
dan diam mendengarkan khutbah Imam, kecuali dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada 
antara Jum'atnya itu dan Jum'at yang lainnya." 


rg 


hee ÉNIS NA MIG BN EAA A بو‎ EAA 


A E 


A 


KN 2 Sal sa ايَوَمَالْجْمْعَدَوَاعْسِلوارُمُو‎ LAN JG Ga 
G PERISA DA A KEL ola 


835. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri, Thawus berkata, Aku berkata kepada Ibnu 'Abbas, "Orang-orang 
menyebutkan bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Mandilah pada hari Jum'at 
dan basuhlah kepala kalian sekalipun tidak sedang junub, dan pakailah wewangian." Ibnu 
'Abbas berkata, "Adapun mandi, memang benar bahwa itu adalah wajib, sedangkan 
memakai wewangian aku tidak tahu." 


- 
LA 2 


-AFFA > BAM Pa 2 2 153,‏ 2 و سل ري بد ع 212 

AI SAS‏ اهم مو gaya‏ 5 قال ا خر ا SE‏ ا سرس 
Sg last ios SA PEN JAWA‏ ا 
iNJ ANA NG Éh SANAK. PAN Ae ES‏ 


836. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Hisyam bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia katakan, telah 
mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma, bahwa dia menyebutkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam perihal mandi 
pada hari Jum'at. Maka aku pun bertanya kepada Ibnu 'Abbas, 'Apakah beliau memakai 
wewangian ketika berada bersama keluarga Beliau? ' ia menjawab, 'Aku tidak tahu'." 


Bab: Memakai Pakaian Terbaik Yang Dimiliki 


A 5 2 و‎ y s1 4 » و مدو‎ oi, 9 te? 7. 2 tag ےگ‎ 
SU gas 6 gan BEE عن افع‎ ANA PA tau ANa CS 


5 


Pad 51 gasak 33 AA 3 San NUT A 


SA PER ALA pe a ua Pan 


33 EE AH SA a KA ف‎ LANG خا‎ Melaka gala gs 2A AEEA 
Dalan Á کک‎ PN LA PAN IN GARA KAH 38 9 33 | 7 ANY yaa 
PASS رضي‎ MEN KA AC AK Ati < 0 s 


837. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa 'Umar bin Al Khaththab 
melihat pakaian sutera di depan pintu masjid, maka ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, 
seandainya tuan beli pakaian ini lalu tuan kenakan pada hari Jum'at atau saat menyambut 
utusan (delegasi) bila datang menghadap tuan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
menjawab: "Sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini tidak akan mendapat 
bagian di akhirat." Kemudian datang hadiah untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
yang diantaranya ada pakain sutera. Beliau lalu memberikan pakaian sutera tersebut kepada 
'Umar bin Al Khaththab? radliallahu 'anhu, maka berkatalah 'Umar, "Wahai Rasulullah, tuan 
telah memberikan pakaian ini untukku, padahal tuan telah menjelaskan konsekwensi orang 
yang memakainya!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku memberikannya 
kepadamu bukan untuk kamu pakai." Maka 'Umar bin Al Khaththab memberikan pakaian 
sutera tersebut kepada saudaranya yang musyrik di kota Makkah." 


Bab: Menggosok Gigi (Bersiwak) pada Hari Jum'at 


4 DAS 


KEN Gesi si ي هر‎ bêg GE NGENGGENI ga USS 
SEN aa, مم‎ BN ANG AA: NI LN Je ANG ABI 


838. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya tidak memberatkan ummatku 
atau manusia, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak (menggosok 
gigi) pada setiap kali hendak shalat." 


< ra - 


حَدَْنَا AEG di‏ ار ثْكَالَحَدَتَتَاشْعَيْبُ NGING A NAN‏ رَسُول 
Tagana Seda sale ya‏ 


839. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'aib bn Al Habhab telah 


menceritakan kepada kami Anas berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Aku telah terlalu sering memperingatkan kalian untuk selalu bersiwak." 


LA 


RL 


BEN Jala pê a AE AN KA SEN واس ثم‎ NA TA 


AG gas JANG GG) ka gak EA صل‎ LAN 


840. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Sufyan dari Manshur dan Hushain dari Abu Wa'il dari Hudzifah ia berkata, "Jika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bangun untuk shalat malam, beliau menggosok 
mulutnya." 


Bab: OrangYang Bersiwak Menggunakan Siwak Orang Lain 


1 DA WAN NGA KEBAT A KEL و و وو و‎ Ki, wi tatsi 
in SEA هة ام بن عرو ةا‎ JJ Idola 2535 dJe حَدثنا!‎ 
A 4 4 GA ALA aA -$ A 0 و و‎ 07 SN وح ول‎ 
AINI سول الله‎ ga A IG KIA REEL 
2“ de Jaa ي 27 2 سس بد‎ SET 5 J% لٿ‎ WAÉ 


F‏ و 
مه | .م 


7 ٦ د وريم‎ SAN ور و ہے ر‎ 7 x SEa - 
ANG gang aaa GEA ARP فقصمته‎ a GEMA aba WES 3 


N 


AJ 


4 2 3 ر يم و 04 8“ 2 
Jr‏ الله ع eka ga‏ كَنَّبِهِوَ هو KANAKA‏ إلى وف 


841. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Sulaiman bin Bilal berkata, Hisyam bin 'Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Bapakku dari 'Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata, "Abdurrahman bin Abu Bakar datang 
dengan membawa siwak yang dia gunakan untuk membersihkan giginya, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu memandang ke arahnya. Maka aku pun berkata kepadanya, 
"Wahai 'Abdurrahman, berikanlah siwak itu kepadaku." 'Abdurrahman kemudian 
memberikannya kepadaku, kemudian aku pecahkan dengan gigiku dan mengunyahnya 
(hingga lembut). Setelah itu siwak tersebut aku berikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu Rasulullah menggosok giginya dengan menyandar pada dadaku." 


Bab: Surah Yang Dibaca Pada Shalat Shubuh Hari Jum'at 


222 BANGAH Wa و ر ره 222 ر‎ ALIA 155. KA عو‎ Pa KAP 
A 2< ا افك فج رن ا اد‎ et 21234 ور‎ GUNG aza aa ARDA f 
صلاةالفجر المتئريل‎ giana a a الله‎ ÉN a أبيهرَيرَهَرَضِيَ‎ 


ES NEGARI GA, 


842. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari 'Abdurrahman -yaitu Ibnu Hurmuz Al A'raj dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat Fajar 
membaca: "ALIF LAAM MIIM TANZIIL (Surah As Sajadah), dan 'HAL ATAA 'ALAL INSAANI 
HIINUM MINAD DAHRI (Surah Al Insaan)." 


Bab: Shalat Jumat di Desa dan Kota 


PA Pa Z 2 2 ر‎ P 5 p pe 
SL 1+ ود یار > امم‎ » 119 Ki za 2 akh يي ےا‎ MP م ارم‎ 
ena حَدثتاآ بو عَامر العقدِي قال‎ ea حل‎ 
? 1 ء3 0 ت‎ A A ALL INGAT 2 
AN BALE Sai 0 دم‎ 912 AM LA PN wi sat 81 2 008 
sané اله صل الله‎ gang عباس انه قال إن اول ج جعت بعد ةق مسجد‎ Ra 3 لض بع‎ 
P 


“ 


2 y 2 

EREA | KAI 27 2. 
4 . مسحد علا‎ 
بون‎ g دى من‎ IE (JET Aa AP يي‎ 
2 ATA P4 na 


843. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu 'Amir Al 'Agadi berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Thahman dari Abu Jamrah Adl Dluba'i dari Ibnu 'Abbas bahwa dia berkata, 
"Sesungguhnya (shalat) Jum'at yang pertama kali dilaksanakan setelah (shalat) Jum'at) di 
Masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah di Masjid 'Abdul Qais di kampung 
Juwatsa, negeri Bahrain." 


pi is PA FACENTE ENTE ESEN 23 3 SAS 
Ban يفول کا‎ is ala لهو‎ GAN دصل‎ a KER SA ANAKÉ NE > 
batam sana WES Aaien 


igei a ا‎ SN APEA 
LS ga ged ÁE S L ade ase رهن‎ Jar KI 


Aa 


As APEP 555 ga sp be Ae aa AN EA EA ول‎ 
PER a Abah yh اعفي أَهْلوِوَ‎ sja an ea ena 


27426 2 a LAS d RAI اس‎ 2 E EE ارو و‎ 
حَسبَّت أن قدقال‎ sS 


2 SA 29 4 ر و‎ $ PA 7 2 ر اا‎ 
shed كلكو را عو مسو‎ sane SE d Pa SA Jap SI 


844. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata, telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az 
Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian 
adalah pemimpin." Al Laits menambahkan: Yunus berkata, Ruzaig bin Hukaim menulis surat 
kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Oura (pinggiran kota), "Apa 
pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaig bertugas 
di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri 
Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaig) 
untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan 
kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan 
dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan 
diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan 
dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam 
urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah 
tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan 
akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku 
menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta 
bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin 
dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya." 


Bab: Apakah Orang Yang Tidak Meghadiri Shalat Jum'at Seperti Kaum Wanita dan 
Anak-anak dan Lainnya Diwajibkan Mandi Pada Hari Jum'at?. 


BANG Ha ata م‎ o NG RAN aah TAN ata 
Para S3 IE PNS Lana GAN Mu 


5 


Kan 2 Ad D Bni و‎ PAES وم‎ s’ cp LIP 3G Pr Nk 
م ڪج الجمعة‎ Baa صل‎ AN عنما يقو ل سيعت ر سول‎ AN عَمَرَرَضِيَ‎ 


845. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin 'Abdullah bahwa 
dia mendengar 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa di antara kalian yang mendatangi shalat Jum'at, 
maka hendaklah dia mandi?" 


ر ر لم لاه LEK gs‏ و م و Aia KA‏ اء m DAR - an a‏ 
E . $ . . “3‏ . . . سعد لخد 
So Kei ae ANE ES‏ س عن بن يسار عنّابي يدا ري 


wA, 7 2 A 7 G PA 
و رم »ر 26 ووم‎ 78 PEN KAN UP ودم بر و 814 م ل و‎ LG EIT 
الجَمَعَةَوَاجِبٌ على كل ملم‎ a قال‎ la yA AN رَضِيَ الله نهان رسو ل الله صل‎ 
846. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Shafwan bin 
Sulaim dari 'Atha' bin Yaar dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah 
baligh." 


Aa era‏ اهي قال Ss SI‏ اوس ڪَ ن Pas‏ 3 قال قال 


D P P 2 و‎ 2 par. P 0 Pa a + وام ر وم‎ 

Wasi pa LI Si (0D لآخِرُو‎ Ab a BA aa 
e e سح م 404 ادم‎ Ta قدا‎ TA ATA Aa KY ZAI نھ وہ‎ A P 
SERAI Sa دو‎ KA a AAN زي‎ Aan 


PA 2 A ad wa P Z WA, م‎ 4 
LAIN ag Le LA ر ار‎ . TINA Nafa $ 2722$ 22 1282 AK 
لج‎ era Sa فيو ر‎ Jis SN, Ba kaa كل‎ IE JUS 

wA م‎ - 2 5 2 2 5 an ا‎ ai و‎ A 4 

z وم‎ - La اور چو سر ار‎ LA س‎ SAS. و‎ 2 A و‎ r و روم‎ 
SA الله عليه و سَلم ل تعالى على كل مُسَلِمِ‎ bo سعَنْأبيه رب قال قال ابي‎ be عن مجاه‎ 
ر و‎ IV .{ 22224 
ما‎ Sila كل‎ SJ 
847. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari Bapaknya 
dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kita datang 
terakhir dan akan pertama pada hari kiamat. Mereka diberi Kitab sebelum kita dan kita 
diberi sesudah mereka. Inilah hari (Jum'at) dimana mereka berselisih tentangnya namun 
Allah memberi petunjuk kepada kita. Maka esok hari untuk Yahudi dan lusa untuk Nashrani." 
Beliau lalu diam, setelah itu beliau bersabda lagi: "Sudah menjadi kewajiban bagi setiap 


Muslim untuk mandi pada satu hari dari setiap tujuh hari, pada hari itu dia basuh kepala dan 
tubuhnya." Diriwayatkan oleh Aban bin Shalih dari Mujahid dari Thawus dari Abu Hurairah 


NN 


ظعو 


berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagi setiap Muslim sudah 
menjadi kewajiban karena Allah Ta'ala untuk mandi pada satu hari dari setiap tujuh hari." 


AEs NE ABE بن ديار‎ s ENG USIA UAS ين محمد مح‎ 5 SAN SS 
PERESAN AN BA Badi ANG IE Je ai 


848. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Syababah telah menceritakan kepada kami Warga' dari 'Amru bin Dinar dari Mujahid 
dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Izinkanlah para 
wanita (bila minta izin) pergi ke masjid di malam hari." 


ل و وو 2 Ku‏ 


EN قال‎ AE Ye BE AE PENGEN كا نو‎ ga ا‎ 
Pena Gina HIS Jab anaa GEA Ge al TA SALA 
Ida EN 253 KE RU NN Rb SEMEN هلكو‎ AS 
مساج د اله‎ ea | gata 


849. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar: 
"Isteri Umar ikut menghadiri shalat Shubuh dan 'Isya berjama'ah di masjid." Lalu dikatakan 
kepadanya, "Kenapa kamu pergi ke masjid padahal kamu telah mengetahui bahwa 'Umar 
tidak menyukainya?" Wanita itu berkata, "Apa yang menghalangi dia untuk melarangku?" 
Penanya itu berkata, "Yang mencegahnya adalah sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam: 'Janganlah kalian larang para wanita mendatangi masjid-masjid Allah." 


Bab: Keringanan Untuk Tidak Menghadiri Shalat Jum'at Ketiika Turun Hujan 
a & aa Jap Ne ES iu Ie a KERAS 


PESAN A نق توم مط‎ GIE AI Ga بن سير‎ AA LAS JA 


Z 


PEN gag NG UAN ÊNGG i بيو‎ SABANE NAN EA ENG 
ASN الطين و‎ 35 gah Š Six pi Eh Kasa aa. Pa 


850. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Abdul Hamid sahabatnya Az Ziyadi, berkata: 
telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Al Harits anak pamannya Muhammad bin 
Sirin, Ibnu 'Abbas berkata kepada Mu'adzinnya saat hari turun hujan, "Jika kamu sudah 
mengucapkan 'ASYHADU ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH', janganlah kamu sambung 
dengan HAYYA 'ALASHSHALAAH (Marilah mendirikan shalat) '. Tapi serukanlah, 'SHALLUU FII 
BUYUUTIKUM (Shalatlah di tempat tinggal masing-masing) '." Lalu orang-orang seakan 
mengingkarinya. Maka Ibnu 'Abbas pun berkata, "Sesungguhnya hal yang demikian ini 
pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku. Sesungguhnya shalat Jum'at adalah 


kewajiban dan aku tidak suka untuk mengeluarkan kalian, sehingga kalian berjalan di tanah 
yang penuh dengan air dan lumpur." 


Bab: Berangkat dari Mana Sepatutnya Seseorang Menghadiri Shalat Jum'at dan 
Atas Siapa Diwajibkan? 


ر س ر ی ور اا داع الله یھ و Pa ee‏ 
as‏ مدبن‌صالی قال حَدثتاعَبّد : f‏ بو هپ قال خن saé‏ بنُالْحَارتْعَنْعْبَيدِ لبن 


LA 
- 


ajag NA KE رو انر‎ Pera jak gi 
مر عو‎ 


HA) BANA Pd KA) SA aba NGANG Kepala D hage 


We A 


Jun AA Keda ایر سول الصا‎ SANGA er PA 


A‏ 7 مومه 2 A ai z‏ ر 

as al نكم‎ ARAH IA 
851. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Wahab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Al Harits dari 
'Ubaidullah bin Abu Ja'far bahwa Muhammad bin Ja'far bin Az Zubair menceritakan 
kepadanya dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, ia 
berkata, "Orang-orang datang berbondong-bondong pada hari Jum'at dari tempat tinggal 
mereka dan pinggiran kota yang jauh, mereka datang melewati padang pasir yang berdebu 
sehingga mereka pun berdebu dan berkeringat. Lalu seorang dari mereka mendatangi 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang saat itu beliau sedang bersamaku, beliau lantas 
bersabda: "Seandainya kalian mandi dahulu." 


Bab: Waktu Shalat Jum'at Apabila Matahari Sudah Condong 


PA 
0 و ع‎ 


NASI ا ار 22 وور ور لو م‎ 221477? KANG 57 Pap 

idii ISI عَمَرَ‎ IA يحي سيد‎ MN خب رنَاعَبَّد اللّهقال‎ IM AKU Sis 

- se وم ر‎ AA 

AAA d) AN BIL SS ipa aga JANG G. e 

PAR: : 
AA JR Ja 

852. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 

'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id bahwa dia bertanya 

kepada 'Amrah tentang mandi pada hari Jum'at. Maka dia menjawab, "" Aisyah? radliallahu 

'anha berkata, "Orang-orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan diri mereka masing- 

masing, ketika menghadiri shalat Jum'at, mereka tetap dalam keadaan mereka masing- 

masing (dengan pakaian kerjanya), maka dikatakan kepada mereka, "Seandainya kalian 
mandi terlebih dahulu." 


A 


N ET ETEA, AAEE AIR RAA 
ENE AN Las گا‎ la saé Par 2 م‎ DEA ایا یی‎ 


853. Telah menceritakan kepada kami Suraij bin An Nu'man berkata, telah menceritakan 
kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari "Utsman bin 'Abdurrahman bin "Utsman At Taimi dari 
Anas bin Malik radliallahu "anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 
shalat Jum'at ketika matahari sudah tergelincir." 


LA 
£ 


ر يس سمو > دع م ملع سه 17 MNS‏ وگ beta / < seat 2 2 KA‏ 000 
KEB ANE ES‏ الله قال ا خم دا یدع ن أذ ب مالك قال كتانب JE GRASI‏ 


854. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Humaid dari Anas bin Malik berkata, 
"Kami bersegera (berpagi-pagi dan awal wwaktu) dalam mengerjakan shalat Jum'at, dan 
tidur siang setelahnya." 


Bab: Apabila Cuaca Sangat Panas Pada Hari Jum'at 


4 vis AZ A 


NS TEE ba SAE an‏ حَلْدَةَهْوَ ادبن 
ديئار ISI AN SANA SI ala pané siz DIA SG; ANANA‏ 


Z Pa 


Si PADA EA ec AAAA RA KAA Lea 


LA 2 


TEE SIN کال صل‎ a a A 
„Á NGALAH Pat Ye LAN 


855. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al Mugaddami berkata, 
telah menceritakan kepada kami Harami bin 'Umarah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Khaldah -yaitu Khalid bin Dinar- berkata, Aku mendengar Anas bin Malik berkata, 
"Jika hari terasa sejuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyegerakan pelaksanaan shalat, 
dan bila udara panas beliau mengakhirkannya, yakni shalat Jum'at." Yunus bin Bukair 
berkata: telah mengabarkan kepada kami Abu Khaldah menyebutkan dengan lafadz 'shalat' 
saja dan tidak menyebutkan kata 'jum'at'. Bisyr bin Tsabit berkata: telah menceritakan 
kepada kami Abu Khaldah ia berkata, "Ada seorang amir (pemimpin) shalat bersama kami 
kemudian bertanya kepada Anas? radliallahu "anhu, "Bagaimana cara Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat Zhuhur?" 


Bab: Berjalan Menuju Shalat Jum'at 


SNN pg EEN BIN NA Gi 
TAI سمت الب صل‎ NG aas JL BG عَبي‎ Nk SANGAN PIALA 


LL « GL | 


EAEN A AEE‏ قَدَمَامْف Na 55 AN Jasa‏ النَارٍ 


856. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Maryam 


Al Anshari berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abayah bin Rifa'ah berkata, " Abu 'Abas 
berjumpa denganku saat aku sedang berangkat untuk shalat Jum'at, lalu ia berkata, "Aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang kedua kakinya 
berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan orang itu untuk masuk neraka." 


ANU 2. 0 A ASTI 2‏ لاا PA za‏ م“ DARA‏ 
Was‏ ادم SEMAN‏ سيدو ا بي سَلمَه عن بيهر د َرَضِيَ BLN‏ 2 


MEA ANE‏ سَلَمَ حو EKA Jah SSS‏ عن الرهُري قال أ حبر ني آبُو 

ra D 0 ر هوم م‎ 5 7 WIK اس “و وم‎ LG 

Apan 7 AN jo ANG AA EP Ra Maret paka‏ يَقَولإذا ES‏ الصّلاة 
Had‏ 4 ده هم AA Pa Tiba PDA‏ 

su, | AS SES 155 PAR Sa SENG‏ قَأَتَمُوا 


857. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b, Az Zuhri berkata dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. (dalam jalur lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada 
kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, 
telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika shalat sudak 
ditegakkan (igamatnya) janganlah kalian mendatnginya dengan tergesa-gesa. Datangilah 
dengan berjalan tenang. Maka apa yang kalian dapatkan shalatlah, dan mana yang 
ketinggalan sempurnakanlah." 


EMS NI SENIN AE Sis JS AN d ڪي‎ AE Sis 


A 2 2 


IPA SENI Sa an s es 


A E‏ م21 م 
وَعَليّحكمًا كيد 
Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin "Ali berkata, telah menceritakan kepadaku‏ .858 
Abu Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Yahya bin Abu‏ 
Katsir dari "Abdullah bin Abu Qatadah yang aku tidak mengetahuinya kecuali dari Bapaknya‏ 


dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian berdiri hingga 
kalian melihat aku. Dan wajib bagi kalian (mengerjakannya dengan) tenang." 


Bab: Larangan Memisahkan Dua Orang Yang Sudah Duduk Pada Hari Jum'at 


4 
وور ريم 13 AE‏ 


KN EA ET ME sae S3 a NGAHAD کک‎ ANA ANA 
Ka galah AAA 33 ا‎ ANISA a 
> اوري‎ de SEM NG د يق‎ DA اعم اع و‎ LENA ib $ {22 
45 
SAYA IK 00000 نص‎ Hay 


859. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Sa'id Al Magburi dari 


Bapaknya dari Ibnu Wadi'ah telah menceritakan kepada kami Salman Al Farsi berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at lalu bersuci 
semaksimal mungkin, lalu memakai minyak atau wewangian lalu keluar rumah menuju 
masjid, ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya, kemudian ia 
mengerjakan shalat yang dianjurkan baginya, lalu bila imam sudah datang dia berdiam 
mendengarkan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jum'atnya itu dan 
Jum'at yang lainnya." 


Bab: Larangan Menyuruh Orang Lain Pindah dari Tempat Duduknya Lalu 
Menempati Tempat Duduk Tersebut 


PA -‏ 
رع و سدم و دسم 


AA‏ لم I T ME‏ عر 7ء ور N7 2 MNE > NG PURANA‏ رار 
Sa‏ هو اق IEEE DA A S‏ 


6 


> م LPE EDEA ed,»‏ 3 4 ر موس ر ر ر ار وى 7 PA‏ ر 
ERP na‏ ل هی AN‏ صلی BARA AA Ja SL GARAM‏ 
م 2 & 24 2 AMET‏ رر L‏ ۶ر 

ويَجَلِسَ فيه قلت لتافع ME ALAN JUKI‏ 

860. Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Salam- berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Juraij berkata, Aku mendengar Nafi' berkata, Aku mendengar Ibnu 'Umar berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang meminta kawannya berdiri dari tempat 
duduknya lalu dia menempati tempat duduk tersebut." Aku bertanya kepada Nafi', "Apakah 
ini berlaku pada saat shalat Jum'at?" Dia menjawab, "Untuk shalat Jum'at dan yang lainnya." 


Bab: Adzan Pada Hari Jum'at 


8 ےم‎ d Pa Pa 
1م انر‎ AA SAN KAS 27 ayra LAN < 24 A AAL 1 2 


UEA أي بكر وَعْمَرَرَضِيَ‎ ala EN صل‎ AN e الإمَامْعَلَ امن‎ ALI 


A Ld 0 
m 


an 5 - SANG NG ا اس > | اوتا 2 2 هه‎ 4 AG اور وور‎ - #2 ANG 
A3 BIOS IAIN LENAN Ga ES aha GG? Sae NS ala 


ika 1 aa Â, ده‎ 
بالشوى بالكريدة‎ aa 


861. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b dari Az Zuhri dari As Sa'ib bin Yazid berkata, "Adzan panggilan shalat Jum'at pada 
mulanya dilakukan ketika imam sudah duduk di atas mimbar. Hal ini dipraktekkan sejak 
zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar dan 'Umar? radliallahu 'anhuma. Ketika 
masa 'Utsman? radliallahu 'anhu dan manusia sudah semakin banyak, maka dia menambah 
adzan ketiga di Az Zaura'." Abu 'Abdullah berkata, "Az Zaura' adalah bangunan yang ada di 
pasar di Kota Madinah." 


Bab: Muadzin Hanya Satu Pada Hari Jum'at 


A 
an at 


KANO PS ÊNGG NGE AAN PA aa S Jé gi PI SAS 


A 


ETPA Zj SRA a EÉN asa 


4 ر قر ر ر کر وے بق ” ANG I‏ مو 2 ھم 4 2 Tt 27, P‏ 
ل لبي صل الله عليه و SA ME Pala‏ 66 لذي نيو ENI Pam‏ عل 

Kal 
862. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul 'Aziz bin Abu Salamah Al Majisyun dari Az Zuhri dari As Sa'ib bin Yazid, "Sesungguhnya 
orang yang menambah adzan ketiga pada shalat Jum'at adalah 'Utsman bin 'Affan? 
radliallahu 'anhu, ketika penduduk Madinah semakin banyak. Dan tidak ada mu'adzin bagi 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali satu. Dan adzan shalat Jum'at dilaksanakan ketika 
Imam sudah duduk, yakni duduk di atas mimbar." 


Bab: Wajib Bagi Imam Berada di Mimbar Ketika Mendengar Adzan 


e IL AN s PEA IBAE AN AL ساف بن‎ 

< = ر “و ر > A JŽ‏ 2 ر رو Z A‏ و 3 

633 SAN La عل‎ AE 3235 kás Si مُعَاويَهُ‎ Li £ Tn ikan BA 

AI LG‏ و ور O DC NI‏ ر کے ا ور 

9 545 AA SAN IA Yaa gal قال‎ AS TAN AS TANG o PAS VAN 


2 


Asir ANA i 5 
Alah AAU An NG GENAH NA dada sat EE 


863. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin 'Utsman bin 
Sahl bin Hunaif dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif berkata, Aku mendengar Mu'awiyyah 
bin Abu Suyan ketika dia sedang duduk di atas mimbar dan mu'adzan sedang 
mengumandangkan adzan: 'Allahu Akbar Allahu Akbar', Mu'awiyyah mengucapkan, 'Allahu 
Akbar Allahu Akbar'. Ketika mu'adzin membaca 'Asyhadu anlaa ilaaha illallah', Mu'awiyyah 
dan aku mengucapkan seperti yang diucapkan mu'adzin. Dan ketika mu'adzin membaca 
'Asyhadu anna Muhammadar rasulullah, ' Mu'awiyyah dan aku mengucapkan seperti yang 
diucapkan mu'adzin. Ketika adzan sudah selesai Mu'awiyyah berkata, "Wahai manusia, 
sungguh ketika adzan dikumandangkan aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam mengatakan dari tempat ini seperti yang kalian dengar dari (bacaan) ucapanku 
tadi." 


Bab: Duduk Di atas Mimbar Ketika Adzan Dikumandangkan 


MAN SS ANA SE JAE E NS حَدَتمَايَحَيَى کی ال‎ 
a NG pama اَهَل‎ AS naati KEN بَنُعَفَانَرَضِيَ‎ 5 aiia AN 3 st NG 
AN AE HALAL 35 


864. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab bahwa As Sa'ib bin Yazid mengabarkan kepadanya, 
bahwa adzan yang kedua pada hari Jum'at diperintahkan oleh 'Utsman bin 'Affan? 
radliallahu "anhu ketika penduduk Madinah semakin banyak. Adapun sebelumnya, adzan 
hari Jum'at dikumandangkan ketika Imam sudah duduk." 


Bab: Mengumandangkan Adzan Ketika Imam Hendak Khuthbah 


3 
A 


Sa PU, ES PELAN JEANS 


A A 7 
2 


MEME JI NASA ردا‎ 


2 LA 


J mau bagan pau AAA LKS a NG ريدو ل‎ 


Pera NE gsis Kela 


me 


WAE 2 Ch 3 En EL LS 33 A NE AA an AAN 


865. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri 
berkata, Aku mendengar As Sa'ib bin Yazid berkata, "Pada mulanya adzan pada hari Jum'at 
dikumandangkan ketika Imam sudah duduk di atas mimbar. Yaitu apa yang biasa 
dipraktekkan sejak zaman Nabi shallallahu "alaihi wasallam, Abu Bakar dan 'Umar? 
radliallahu "anhu. Pada masa Khilafah "Utsman bin 'Affan? radliallahu "anhu ketika manusia 
sudah semakin banyak, maka pada hari Jum'at dia mememerintahkan adzan yang ketiga. 
Sehingga dikumandangkanlah adzan (ketiga) tersebut di Az Zaura'. Kemudian berlakulah 
urusan tersebut menjadi ketetapan." 


Bab: Khuthbah Di atas Mimbar 


Z JE E jaan ga gi NE Ee Per بعس‎ FIB SA 


LA 
gd 


38 ne GA AA PN TANI ANG Da E E WA AN 


ي ي 


KANG AN‏ مم غود a‏ ذلك فال و اله PSI‏ وَلَقَدْرَأَيثهَوَلَ يَوْموْضِعَ 


A A, 


Na A kaga A Na PA IN YA TAP AKA PA AFI 
EL Ying MAMA SN ANA, KERETE AA 


Aa yat TN Pa Naa Sekelas Una AG ban MAWA GA NN 
وهو‎ BN aa AG 


P 
A 4 & 4 TA + GRA 
. 


GAGANG قلع الاس‎ KAÉ Kai Jig Ss Kea 
ky AJAH ABG GYA 


866. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ya'qub bin 'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Qari Al 
Ourasyi Al Iskandarani berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hazim bin Dinar bahwa 
ada orang-orang mendatangi Sahl bin Sa'd As Sa'idi yang berdebat tentang mimbar dan 
bahan membuatnya? Mereka menanyakan hal itu kepadanya. Sahl lalu berkata, "Demi Allah, 
akulah orang yang paling mengerti tentang masalah ini. Sungguh aku telah melihat hari 
pertama mimbar tersebut dipasang dan hari saat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
duduk di atasnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus orang untuk menemui 
seorang wanita Anshar, yang namanya sudah disebutkan oleh Sahl, Sahl lalu berkata, 
"Perintahkanlah budak lelakimu yang tukang kayu itu untuk membuat mimbar bertangga, 
sehingga saat berbicara dengan orang banyak aku bisa duduk di atasnya." Maka kemudian 
wanita itu memerintahkan budak lelakinya membuat mimbar yang terbuat dari batang kayu 
hutan. Setelah diberikan kepada wanita itu, lalu itu mengirimnya untuk Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Maka Beliau memerintahkan orang untuk meletakkan mimbar tersebut di 
sini. Lalu aku melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam shalat diatasnya. Beliau 
bertakbir dalam posisi di atas mimbar lalu rukuk dalam posisi masih di atas mimbar. 
Kemudian Beliau turun dengan mundur ke belakang, lalu sujud di dasar mimbar, kemudian 
Beliau mengulangi lagi (hingga shalat selesai). Setelah selesai, beliau menghadap kepada 
orang banyak lalu bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti 
tadi agar kalian mengikuti dan agar kalian dapat mengambil pelajaran tentang tata cara 
shalatku." 


و 
2 | 


م ا 22 £ P‏ قا A 2 A‏ ا و 7 
SA aa dan NS‏ قال خد اشد ن جر AGAN Ea SIANG‏ : س 


KAK كماو‎ AA Ie AN ُو‎ Sang Ina قال‎ PISA AE 
BE EA A PENA 2 عمل‎ And Ca 
867. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Sa'id 
berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Anas bahwa dia mendengar Jabir bin 
'Abdullah berkata, "Pada mulanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggunakan batang 
kayu sebagai tongkat yang biasa beliau gunakan untuk bersandar. Ketika sudah dibuatkan 
mimbar untuk Beliau, kami mendengar sesuatu dari batang kayu tersebut seperti suara unta 


hendak beranak, hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam turun lalu meletakkan 
tangan Beliau pada kayu tersebut." Sulaiman berkata, dari Yahya berkata, telah 


mengabarkan kepadaku Hafsh bin 'Ubaidullah bin Anas bahwa dia mendengar dari Jabir bin 
'Abdullah." 


IM 


KENA RN َب‎ NG Ia as TE 


je a33 2A KN pa Ja KA 72 عل اله‎ kaba TA 
868. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu lyas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya berkata, "Aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda saat sedang berkhuthbah di atas mimbar: "Siapa 
yang mendatangi shalat Jum'at, hendaklah dia mandi." 


Bab: Khuthbah Sambil Berdiri 


GE ABANG SAS قال‎ JANGGA يري قال‎ NA AAA SAS 
م‎ AAM Pars WIL NGGEN لطر وشت رضي‎ 


Ing 


كَمَاتفْعَلُونَالَآنَ 


869. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar Al Oawariri berkata, telah 
menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkhuthbah sambil berdiri, kemudian duduk lalu berdiri kembali 
seperti yang kalian lakukan di zaman sekarang ini." 


Bab: Ketika Menyampaikan Khuthbah, Imam Mengarahkan Pandangannya ke Arah 
Jama'ah dan Jama'ah Mengarahkan Pandangannya Kepada Imam 


r 


Fa Ji AN aa PA AA DA A S3 im USS JAS AA GANG 
NA KAN سدم جس دات يوم على‎ LE SAN NE مي ابا سوي الخد‎ 


870. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Yahya dari Hilal bin Abu Maimunah telah menceritakan kepada 
kami 'Atha' bin Yasar bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu 
berkata, "Pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami 
duduk di sekitarnya." 


Bab: Membaca Amma Ba'du Setelah Mengucapkan Puji-pujian Ketika Berkhuthbah 


PI 


ر ر ر 3م رو م Pa 2 rA 5 i*2 MS‏ 
دام م ال ا e‏ ت الحم يفول دتا 


و 


ATA Sat 7 6 21-34 Maan ل ر‎ 2 Ai 
AS, bt an سبي‎ Jogi eha aa ag Ns 


45 


NGA DN الله‎ Pe SAS SEA SA ES, 


- A - A ž - 
bak. امَالِمَاآَرَىفقَلُو‎ Kun Se ءَالوَجُلوَالذِيأ‎ 515 
2 21 LN ه۰ مه‎ Aw ےا‎ Z AA AR 4 PEN 
GA AA a ee D ah a a Se sg sa 


4 A 
i ERA Per رولا‎ OA 


871. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'mar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Ashim dari Jarir bin Hazim berkata, aku mendengar Al Hasan berkata, 
telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Taghlib, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah diberi hadiah berupa harta atau tawanan wanita, beliau lalu membagi- 
bagikannya. Ada orang yang diberi dan ada yang tidak. Kemudian sampai berita kepada 
beliau bahwa orang-orang yang tidak diberi, mereka mencela (beliau). Maka mengucapkan 
puja dan puji kepada Allah lalu bersabda: "Amma ba'du. Demi Allah, memang aku telah 
memberi seseorang dan tidak kepada yang lain. Orang yang tidak aku beri sesungguhnya 
lebih aku cintai daripada orang yang aku beri. Namun aku memberi sekelompok kaum 
karena aku melihat hati-hati mereka masih sangat bersedih dan punya rasa takut. Dan aku 
biarkan sekelompok orang karena Allah telah menjadikan hati-hati mereka penuh dengan 
perasaan cukup dan penuh kebaikan. Di antara mereka adalah 'Amru bin Taghlib." 'Amru bin 
Taghlib berkata, "Demi Allah, tidak ada yang lebih aku sukai dari unta yang paling baik 
dibandingkan ucapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadaku tadi." Hadits ini 
dikuatkan oleh Yunus." 


SENA Jl E ANGGA حَدَْتَايحَيَى بن بک قال‎ 


LA 


N 


kabasan bed JÊNG ھک‎ Pera PAE ولاس‎ tua! 
ASI FIS MEN geh Saka 3.23 كد ممم‎ NGE AG ab اص‎ Na Jan 
EE Boal La gale: رلا‎ 56 PENA sama Ji 
SUS A Aa: Ne خُر‎ SAM Inah عَجَرَ‎ peran) AU 


LA 
A AA صم 2ے‎ 


SA Dan abi da BAK Wé A‏ ڪٽي حَشيثُ BN‏ ص IA‏ جوا 
A San a‏ 


872. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah 
bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada suatu malam keluar di tengah malam untuk melaksanakan shalat di 
masjid, orang-orang kemudian mengikuti beliau dan shalat dibelakangnya. Pada waktu 
paginya orang-orang membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam berikutnya 
orang-orang yang berkumpul bertambah banyak lalu ikut shalat dengan Beliau. Dan pada 
waktu paginya orang-orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada 
malam yang ketiga orang-orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi, lalu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk shalat dan mereka shalat bersama 
beliau. Kemudian pada malam yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga 


akhirnya beliau keluar hanya untuk shalat Shubuh. Setelah beliau selesai shalat Fajar, beliau 
menghadap kepada orang banyak membaca syahadat lalu bersabda: "Amma ba'du, 
sesungguhnya aku bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut 
shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, sementara kalian tidak mampu." Abu 'Abdullah 
Al Bukhari berkata, "Hadits ini dikuatkan oleh Yunus." 


PGA AN NE GE IE RE LA Kg Parera 


Pa A 


REAA para 


SAN sasa ISA سول الله صل‎ DA gta 


[A 


Sam PA a 13455 
Sg Aa نوع نأي‎ AA و‎ AYE E jaaa 
GS عَلَيَهوَسَلَمَكَالَأَمَابَعَدُ اتاد‎ Par 


873. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah dari Abu Humaid As 
Sa'idi bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, bahwa setelah melaksanakan shalat di awal 
malam (Isya) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri, lalu membaca syahadah dan puja 
pujnya kepada Allah dengan pujian yang layak (bagi Allah), beliau lalu mengucapkan: "Amma 
ba'du." Hadits ini dikuatkan oleh Abu Mu'awiyyah dan Abu Usamah dari Hisyam dari 
Bapaknya dari Abu Humaid As Sa'idi dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Amma ba'du." Dikuatkan juga oleh Al 'Adani dari Sufyan tentang ucapan 'Amma ba'du'." 


Ka iya yaa En خت‎ BAE PE PE ai age: KÁ ANA PSA 


SAN L PAPAN is Nn aab سل‎ Wat لاله صل‎ PAG 


874. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Ali bin Husain dari Al 
Miswar bin Makhramah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri, lalu ketika 
beliau mengucapkan syahadat, aku mendengar beliau mengucapkan: 'Amma ba'du'." Hadits 
ini dikuatkan oleh Az Zubaidi dari Az Zuhri." 


r 


EÉN رضي‎ ak ikia KA Jei AES ES JA W 
Nasa heh hinis paka گان آ خر‎ 5 KAN عَلَيَهوَسَلُمَ‎ Pars el 


Sa NG a) WASA SEAT aké SN AN KASAR ans a "AS 


4 03 ta 2 Z ae 0 NI7 
gri Ma ai da D saiaga NANG 


PE A A PA A 3 22 55 Sa 42 
875. Telah menceritakan 5 kami Isma'il bin Aban berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Al Ghasil berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menaiki mimbar -yang merupakan kali terakhir 
beliau duduk di situ- dalam keadaan berselimut yang diletakkannya di atas kedua pundaknya 


dan mengikat kepalanya dengan ikat kepala berwarna hitam. Setelah memuji Allah dan 
mensucikan-Nya, beliau bersabda: "Amma ba'du, wahai sekalian manusia berkumpullah di 
hadapanku." Maka orang-orang berkumpul mengelilingi beliau. Kemudian beliau 
melanjutkan: "Amma ba'du, sesungguhnya orang yang masih hidup dari kalangan Anshar 
semakin sedikit, sedangkan orang-orang lain (selain Anshar) terus bertambah banyak. Maka 
barangsiapa mengurus sesuatu dari urusan ummat Muhammad lalu dia mampu 
mendatangkan madlarat kepada seseorang atau memberi manfaat kepada seseorang, maka 
terimalah orang-orang baik mereka (kaum Anshar) dan maafkanlah orang yang keliru dari 
kalangan mereka." 


Bab: Duduk Di antara Dua Khuthbah 


PE PE عن افع‎ KESAN SN A SL 
VAART عَلَيْهوَ سَلَّم يَخْطْبُ حبكي يعد‎ PAES WIL EA رضي‎ 


876. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Bisyir bin Al Mufadldlal berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari 
Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhuthbah dengan dua kali khuthbah dan duduk di antara keduanya." 


Bab: Mendengarkan Khuthbah Jum'at 


r‏ قا 


SAOS PARAS P Sa Tr 


D Z 


PA 
NG 2 2 


JSNG mn MESIR قق‎ YAN, es Welas Ata 


4 


(PALA FI Anal Petang) kn e 
KN ويس مغو‎ PERAN 5 AAN 


877. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b dari Az Zuhri dari Abu "Abdullah Al Aghar dari Abu Hurairah berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari Jum'at para Malaikat hadir di pintu Masjid 
mencatat siapa orang yang datang paling awal dan seterusnya. Orang yang paling awal 
datang ke Masjid seperti orang yang berkurban dengan seekor unta, kemudian seperti orang 
yang berkurban dengan seekor sapi, kemudian seperti orang yang berkurban seekor 
kambing yang bertanduk, kemudian seperti orang yang berkurban seekor ayam, kemudian 
seperti orang yang berkurban sebutir telur. Dan apabila Imam sudah keluar (untuk memberi 
khutbah), maka para Malaikat menutup buku catatan mereka kemudian mendengarkan 
dzikir (khutbah)." 


Bab: Apabila Imam Sedang Berkhuthbah lalu Melihat Ada Seseorang Yang Datang 
Maka Dia Hendaklah Memerintahkan Agar Orang Itu Melaksanakan Shalat (Sunnah 
Tahiyatul Masjid) Dua Raka'at 


rg 


ea ADE بن دیکار‎ PEN ES SAN بو‎ SAS 


4 A a41 2 7 


fyz‏ 2- و راس 2a‏ ام رو IA‏ ا كس < ANA MANI‏ د 
yei Na ka pl EN‏ ار E‏ 


878. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid dari 'Amru bin Dinar dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Seorang laki- 
laki datang saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang memberikan khutbah di hadapan 
orang banyak pada hari Jum'at. Beliau lalu bertanya: "Wahai fulan, apakah kamu sudah 
shalat?" Orang itu menjawab, "Belum." Maka beliau bersabda: "Bangun dan shalatlah dua 
rakaat." 


Bab: Mengangkat Kedua Tangan Ketika Berkhuthbah 


LAN yaaa سی جاب اال لرل‎ pak E ES ال قال‎ Ss 


من sala‏ سگم خط فَقَالأَصلَيتكلكَاقالف ng IS‏ 


879. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Amru bahwa dia telah mendengar Jabir berkata, "Pada hari Jum'at seorang 
laki-laki datang ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang memberikan khutbah. Beliau 
lalu bertanya: "Apakah kamu sudah shalat?" Orang itu menjawab, "Belum." Maka beliau pun 
bersabda: "Bangun dan shalatlah dua rakaat." 


Bab: Meminta Turun Hujan (Istisga') Pada Saat Khuthbah Shalat Jum'at 


Pa A 2 ê P ra 4 و‎ Peka 46 1 
bê A o EEN eiui 
MBR ge ر جل قال یار‎ ES AAS D 7 ENAT 


GÉN KA AN‏ عَاللَهَأَنَيْسَقِيَنا KKE‏ وَدَعَا 


880. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas dan dari Yunus dari Tsabit dari Anas 
berkata, "Ketika Nabi shallallahu "alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah pada hari 
Jum'at, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, telah binasa 
binatang ternak (unta) dan telah binasa kehidupan (telah menjadi sulit), maka berdo'alah 
kepada Allah agar menurunkan air untuk kami." Rasulullah lalu menengadahkan kedua 
telapak tangan dan berdo'a." 


Bab: Diam Pada Hari Jum'at Saat Imam Sedang Berkhuthbah dan Apabila Ada 
Seseorang Berkata Kepada Temannya, "Diamlah" 


“5 


Pa قَالَحَدَ‎ Gae Sana per تاا‎ A NG kne ad ISS, اهيبن الان‎ NGA 
EN Jo aa ja an JNE Au Mn AE AAN BA 


NIA, 6 ANG naas GA NGA 2 
صَعَهَاحَنَّى‎ Sana SE BE PG Pesen AA ES وجا‎ 
TA 2 رام‎ Fa 


a KIA bom JE SE b hhi ear, غلم ينر‎ JGN AA 


A 


AREA ANA Sad SANA aiea SAS 556 sahs وَسَلَم‎ 


AN 


أو قَالَغَيرمْقَقَالَيَارَ سول PENGEN‏ عرد العال فاق YK SERU IK SA‏ 
PENG‏ ل ای ALAN‏ ا چت کت و E‏ ت الد مل ا PN PN‏ 


PEN IN AA es AAS 


881. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Walid bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 'Amru Al 
Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Ishaq bin "Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas 
bin Malik berkata, "Pasa masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam manusia tertimpa paceklik. 
Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang memberikan khutbah pada hari Jum'at, tiba- 
tiba ada seorang Arab badui berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah 
binasa dan telah terjadi kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." Beliau lalu 
mengangkat kedua telapak tangan berdoa, dan saat itu kami tidak melihat sedikitpun ada 
awan di langit. Namun demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh beliau tidak 
menurunkan kedua tangannya kecuali gumpalan awan telah datang membumbung tinggi 
laksana pegunungan. Dan beliau belum turun dari mimbar hingga akhirnya aku melihat 
hujan turun membasahi jenggot beliau shallallahu "alaihi wasallam. Maka pada hari itu, 
keesokan harinya dan lusa kami terus-terusan mendapatkan guyuran hujan dan hari-hari 
berikutnya hingga hari Jum'at berikutnya. Pada Jum'at berikut itulah orang Arab badui 
tersebut, atau orang yang lain berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, banyak bangunan 
yang roboh, harta benda tenggelam dan hanyut, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami." 
Beliau lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan berdoa: 'ALLAHUMMA HAWAALAINAA 
WA LAA 'ALAINAA (Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami dan jangan sampai 
menimbulkan kerusakan kepada kami) '. Belum lagi beliau memberikan isyarat dengan 
tangannya kepada gumpalan awan, melainkan awan tersebut hilang seketika. Saat itu kota 
Madinah menjadi seperti danau dan aliran-aliran air, Madinah juga tidak mendapatkan sinar 
matahari selama satu bulan. Dan tidak seorang pun yang datang dari segala pelosok kota 
kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan yang lebat tersebut." 


Bab: Saat Dikabulkannya Do'a Pada Hari Jum'at 


GG baa Ana AN TEMAN IEEE BUS بن کی قال‎ HS Si 


” 35 


LAN َالْجْمْحَةِأَنْصِتٌوَ‎ PO APA TANAM Urat Gel LAS PW AAN 53 AN 


882. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Al 
Musayyab bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu berkata kepada temanmu pada hari Jum'at 'diamlah', 
padahal Imam sedang memberikan khutbah maka sungguh kamu sudah berbuat sia-sia 
(tidak mendapat pahala)." 


Bab: Apabila Orang-Orang Meninggalkan Imam Pada Shalat Jum'at, Maka Shalatnya 
Imam Bersama Dengan Orang Yang Tersisa Tetap Sah 


£ A 


NG A33 Sea Pen ANA ME ANA‏ صل اله 


A 


SEN‏ و PIN‏ ھ2 BAN‏ وگو و AE‏ مضا کا اف 
Us ba gek KAI BA Loan ISIS 33 Ska sala‏ | 
A‏ 


Age JUN SE LSI NG 


883. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az Zinad 
dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membicarakan 
perihal hari Jum'at. Beliau mengatakan: "Pada hari Jum'at itu ada satu saat, tidaklah seorang 
hamba Muslim mengerjakan shalat lalu dia berdo'a tepat pada saat tersebut melainkan Allah 
akan mengabulkan do'anya tersebut." Kemudian beliau memberi isyarat dengan tangannya 
yang menunjukkan sedikitnya saat tersebut." 


Bab: Jika manusia berhamburan keluar meninggalkan Imam maka shalatnya imam 
dengan jamaah yang tersisa dibolehkan 
2 ASN جمد گال‎ del حص عن‎ DAA DNA, بتر‎ SERA 
Ga PAS عِي تحمل‎ Peran iasa Par AN ala NN PE 
HAB IBL Ya Na An An dls salt Seni 
WEI SS aa ZÍ) 


884. Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin 'Amru berkata, telah menceritakan 
kepada kami Za'idah dari Hushain dari Salim bin Abu Al Ja'd berkata, telah menceritakan 
kepada kami Jabir bin 'Abdullah berkata, "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba datang rombongan dagang yang membawa makanan. 
Orang-orang pun melirik (dan berhamburan pergi) mendatangi rombongan tersebut, hingga 


tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali hanya dua 
belas orang. Maka turunlah ayat ini: "(Dan apabila mereka melihat perdagangan atau 
permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu 
ketika kamu sedang berdiri menyampaikan berkhutbah) ' (Os. Al Jumu'ah: 12). 


Bab: Shalat Sunnah Sesudah Shalat Jum'at dan Sebelumnya 
KESAS سف قال‎ PAN SIS 
AWAN SA SAR BN NS AS بَعْدَهَارَ‎ senjata Dan وَسَلَّمَ كَانَ‎ 
ES ES yaé PEKAN AEREE 


885. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam biasa melaksanakan dua rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua 
rakaat setelag Maghrib di rumahnya, dan dua rakaat sesudah Isya. Dan beliau tidak 
mengerjakan shalat setelah Jum'at hingga beliau pulang, lalu shalat dua rakaat." 


Bab: Firman Allah "Dan apabila shalat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah 
kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah..." 


24 


SSS eni Ja ws ٠ حَاز‎ yi o -a Fa اتاد‎ 
1 Z ah 1 a PAI 27 Lag. و‎ 
مهم 2 ا‎ NG en ع‎ NAN 4 Ag PPn Sae ور وان‎ 
Man برل تخ‎ kaan ya ا قب‎ g 


BE GAS 33 KASUS AAS Aan KAA 
886. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Ghassan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin 
Sa'd berkata, "Di tempat kami ada seorang wanita yang menanam ubi di sela-sela selokan 
kebunnya. Jika hari Jum'at tiba, dia mencabut pohon ubinya lalu direbusnya dalam periuk 
yang dicampur dengan segenggam gandum. Rebusan ubi dijadikan sebagai makanan 
pengganti sepotong daging. Setelah kami selesai melaksanakan shalat Jum'at, kami datang 
ke rumah wanita itu. Kami masuk mengucapkan salam lalu dia menyuguhkan makanan 
ubinya itu kepada kami, maka kami pun memakannya. Kami selalu mengharapkan kehadiran 
hari Jum'at karena ada makanan yang disuguhkannya itu." 


Ta sana ANS“ 2 29 1 ee - 0 ME MAT م ردم‎ SA 
كتاتقيل ولا‎ IE ذاو‎ aa SA IE ابنأ ي حازم‎ as Sa aan daa 5S 
KAN is 3S 


887. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu Hazim dari Bapaknya dari Sahl dengan riwayat seperti di atas, lalu dia 


berkata, "Kami tidaklah beristirahat siang maupun makan siang kecuali setelah shalat 
Jum'at." 


Bab: Tidur Siang (Oailulah) Setelah Shalat Jum'at 


5 


EEN Nani NGANG) قال دكا ابو‎ LANANG JASA SS 
MBAH ر و و‎ 
PPN RA 


888. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ugbah 'Asy Syaibani Al Kufi berkata, 
telah menceritakan kepada kami Abu Ishag Al Fazari dari Humaid berkata, Aku mendengar 
Anas berkata, "Kami lebih awal mendatangi shalat Jum'at lalu beristirahat siang (gailulah) 
setelahnya." 


GA A 


JEES ena ane ابو حَاز‎ AS بوسان قال‎ NAS آي مر قال‎ AAN 
کور القابلة‎ PALA Ja sale Pat AN ala 


889. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Ghassan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin 
Sa'd berkata, "Kami shalat Jum'at bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian kami 
beristirahat siang (gailulah) setelahnya." 


Bab: Firman Allah "Dan apabila shalat telah selesai ditunaikan, maka bertebaranlah 
kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah..." 


Pak 


4 An ta ad pedia BKA 24 


0 6 e Jaa وو‎ ETO Sa Lana g فئال‎ SEN 
A Z Z A 


A EAA pa 0 ri II gas Jana sasis 


5 


KE NG Sagala yaa PARA ANA A38 535 DAA, GEA 
sat Gl ولا‎ SA ASI AAA PE Bb 
تف ور سَجَرَسَجْدَين‎ Pena کین سام ام کو‎ OS EE 


890. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, Aku bertanya kepadanya, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan shalat khauf?" la berkata; Salim telah mengabarkan kepadaku 
bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Aku pernah ikut suatu peperangan 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ke arah Najed, kami menghadap ke arah 
musuh dan membuat barisan untuk mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
berdiri mengimami kami. Sekelompok orang yang bersama beliau melaksanakan shalat 
sementara sekelompok yang lain menghadap musuh. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
rukuk dan sujud dua kali bersama kelompok yang bersamanya, lalu mereka (kelompok yang 


telah shalat) bergeser menempati posisi kelompok yang belum shalat. Kemudian kelompok 
yang belum shalat tersebut datang dan masuk ke dalam shaf, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam lalu rukuk bersama kelompok yang baru dan sujud dua kali, lalu beliau salam. 
Maka setiap kelompok dari kami menyelesaikan shalat mereka masing-masing dengan rukuk 
dan sujud dua kali." 


Bab: Melaksanakan Shalat Khauf dalam Keadaan Berjalan atau Menunggang 
Kendaraan 


رر 
aa‏ 


ANG‏ 2 ور در م 
ب وس لعا a ngk‏ 
ia 33 gan IE EL‏ مجاه إا ا حاطو BARAN GEN‏ عُمَرَعَنْ MEN Je‏ 
Z 4‏ و م ر رو 2 2 A.A‏ 
US ABI AA aa ASN PE Sela‏ 


891. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Qurasyi berkata, telah 
menceritakan kepadaku Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari 
Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar seperti ucapan Mujahid, "Bila mereka dalam 
keadaan genting, mereka shalat dengan berdiri." Ibnu 'Umar menambahkan dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, "Apabila musuh lebih banyak dari mereka (pasukan kaum 
Muslimin), maka mereka shalat dengan berdiri dan di atas kendaraan." 


Bab: Dalam Shalat Khauf (karena ada perang), Sebagian Mereka Harus Menjaga 
Yang Lain 


EV, 2l 2? 


NE laa aÉ RE BEE 


asa JAN pala ANE صل‎ SANG Na 34 
| Patapan; دو‎ aaa a NK 3853 وکر‎ 
ڪن‎ NAGA امعو الاش‎ da و ا‎ a e ANA 


892. Telah menceritakan kepada kami Haiwah bin Syuraih berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Harb dari Az Zubaidi dari Az Zuhri dari 'Ubaidullah bin 
"Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma, berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan shalat dan diikuti sekelompok orang bersamanya. Beliau lalu 
bertakbir dan mereka pun bertakbir bersama beliau. Kemudian beliau rukuk dan orang- 
orang yang bersamanya ikut rukuk. Kemudian beliau sujud dan orang-orang yang 
bersamanyanya pun sujud. Kemudian beliau berdiri untuk rakaat kedua, maka orang-orang 
yang sujud bersama beliau berdiri dan berjaga-jaga untuk saudara mereka. Kemudian 
datanglah sekelompok yang lain (yang sebelumnya berjaga dan belum shalat), mereka lalu 
rukuk dan sujud bersama beliau. Dan masing-masing orang melanjutkan shalat mereka 
namun dengan tetap berjaga-jaga satu sama lain." 


AAS Ng gin حيو‎ SS 


Bab: Shalat di Balik Benteng atau Saat Berhadapan dengan Musuh 


0 z £ “G2 ZA 2 ہے رم‎ 
كثير عا‎ 1.2 2222 LANA YA 18 ANGEN AU LA SERA 22 ا‎ 
A 
0 A ANGGÉ al ena Î 4 z4 asa 
CWEIR REY JUS فَجَعَلدِسَبٌ‎ ES Si جَاءَعمر‎ BE 3 Petaka 


8 2 


ر م بي Len‏ دي 2AE‏ وو كوم a CHAN‏ ر < 6 ر ار ویر ارو ى 
Mae ia WALIK ANG‏ کا PASI Ia‏ 7 دو P‏ را مه هه 
Ld [4‏ 


893. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'fat Al Bukhari berkata, telah 
menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu 
Salamah dari Jabir bin 'Abdullah berkata, "Pada hari peperangan Khandag 'Umar bin Al 
Khaththab datang sambil mencaci orang-orang kafir Ouraisy, ia katakan, "Wahai Rasulullah, 
aku belum melaksanakan shalat 'Ashar hingga matahari sudah terbenam!" Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Allah, akupun belum melakasanakannya." Maka 
kemudian beliau berdiri menuju aliran air (sungai), lalu berwudlu dan melaksanakan shalat 
'Ashar setelah matahari terbenam, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan shalat 
Maghrib." 


Bab: Shalat Orang Yang Mengejar atau Dikejar Musuh Dapat Dikerjakan sambil 
Berkendaraan atau dengan Isyarat 


7 
صل اله‎ ANJI A PPA AI 
7 pd a pd 
ANA SERA SN NANGA Anas IL sate 
Spad في بني قر د در بَعْضِم‎ | palas Ma رجع منالا حزابلا‎ aa 
7 2 A 4 
َو‎ Te, $ SEE عر ا نجل ا ررم‎ A Per a 14 AA AR 
P 
وہ س2 ے 7 و‎ EE s2 


894. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' berkata, telah 
menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab: "Jangan 
sekali-kali salah seorang dari kalian shalat 'Ashar keculi di perkampungan Bani Ouraizhah." 
Lalu tibalah waktu shalat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, 'Kami 
tidak akan shalat kecuali telah sampai tujuan', dan sebagian lain berkata, 'Bahkan kami akan 
melaksanakan shalat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian'. Maka kejadian tersebut 
diceritakan kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, dan beliau tidak mencela seorang pun 
dari mereka." 


Bab: Bacaan Takbir dan Bersegera Melaksanakan Shalat Shubuh Saat Masih Gelap 
dan Shalat Ketika Mendapat Serangan dari Musuh 


gi, 
A ZENZ 


ig agak p EENS 5 A ANGAS A= AA‏ انی نالآ 
ala gala PA NATA‏ صل الصّبَحَيدَآ جر کب قال الها کر حر AA NA gu TH‏ 


P A 


لتق D jai Aan Ng ea‏ مُحَمَّدوَالْحَمِيسٌقَالَ 
وَالْحَمِيس AS gakeh ALI‏ رسو BAGI, KA SANAN GE ka AAN Je NG‏ 
BAN 72 NS PN NB PA‏ م و و 22 Ka NELA‏ 
AAA‏ لو وماد ترو رلا تل RL Sa‏ َترَوَجَهِاوَ 


4 


صَدَاقَهَا Asus EM EA PKI FA TAA KIE É In KE IVA ge‏ مَهَرَ هَاقَالَأْمَهَرَهَا 
MACAU -37‏ 7 


895. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dan Tsabit Al Banani dari Anas bin Malik, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Shubuh dalam keadaan 
masih gelap, kemudian beliau mengendarai tunggangannya seraya bersabda: "Allahu Akbar, 
hancurlah Khaibar! Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, 
(maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut) (Qs. 
Ash Shaaffaat: 177). Orang-orang Khaibar keluar seraya berkata, "Muhammad dan Al 
Khamis!" Tabit berkata, "Al Khamis artinya pasukan." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pun mengalahkan mereka, membunuh pasukan dan menawan tawanan. Maka 
Shafiah menjadi bagian Dihyah Al Kalbi, kemudian ia menjadi milik Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau kemudian menikahinya, dan maharnya adalah pembebasannya." 
'Abdul 'Azizi berkata kepada Tsabit, "Wahai Abu Muhammad, apakah kamu bertanya kepada 
Anas bin Malik, apa yang Beliau jadikan mahar untuk wanita tersebut?" Tsabit menjawab, 
'Maharnya adalah pembebasannya.' la pun tersenyum." 


Bab: Dua Hari Raya dan Anjuran Memerihkannya 


AE NE EAN, AS DN اوماق عو‎ EEA 


ala MA JAN BA ang Map E A‏ الَا 
رسو ل ANG AA Na SN aG ÁN‏ صل la LA‏ إِنّمَاهَذِوِيَاسُْمَنْ 


P 


4 + هوم‎ AA fi 


eri ala ae AIA pe دقل اليد‎ íg ERA LS Gk EN 
NGA ABU BSE Á سول‎ e KEN Ng Sad AGA ikd 
MANG Lana Gai ka N N Mei aa 


896. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah bahwa 
'Abdullah bin "Umar berkata, “Umar membawa baju jubah terbuat dari sutera yang dibelinya 
di pasar, jubah tersebut kemudian ia diberikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
seraya berkata, "Wahai Rasulullah, belilah jubah ini sehingga tuan bisa memperbagus 
penampilan saat shalat 'led atau ketika menyambut para delegasi." Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu berkata kepadanya: "Ini adalah pakaian orang yang tidak akan 
mendapatkan bagian (di akhirat)." Kemudian Umar tidak nampak untuk beberaa waktu 
lamanya menurut apa yang Allah kehendaki, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
kemudian mengirimkan kepada 'Umar sebuah jubah yang terbuat dari sutera. Maka Umar 
pun membawanya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Wahai 
Rasulullah, tuan telah memberikan pakaian ini untukku, padahal tuan telah berkata, 'Ini 
adalah pakaian orang yang tidak akan mendapatkan bagian (di akhirat) '. Lalu mengapa tuan 
mengirimnya buat saya?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berkata 
kepadanya: "Juallah, atau beliau mengatakan, 'dengannya engkau bisa memenuhi 
kebutuhanmu." 


Bab: Bermain Tombak dan Perisai Kecil pada Hari Raya 


AAN KA 


BEN REG تَاعَمَدٌ وأنَّمُحَمَّدَةَ‎ SANA ASAS NENGA PA SAS 
MESIN سام وعدي‎ ANE SAN رسو‎ JAS NG 2 6 
GANG Aa ga NG 33 HSE SES ISA JA ka Sa 
LL ya su a Ale Ia ala Yata صل‎ AN عند‎ 
Wela ga JAE SANAN يَلْعَبُ السّودَانُ‎ ao َحَرَجَتَاوَ‎ 


2 PA 
A 


4 رع 2 e‏ ارا ا ر کر AL» A‏ ع دم 
Sean Ma 56‏ َمُحَذَيعَلَ PN‏ هو يول ڏو SANA‏ 


ad‏ عر 


SEE Saat An حَنَّى‎ 


897. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Isa berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Amru bahwa Muhammad bin 
'Abdurrahman Al Asadi menceritakan kepadanya dari 'Urwah dari 'Aisyah ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam masuk menemuiku saat ketika di sisiku ada dua 
budak wanita yang sedang bersenandung dengan lagu-lagu (tentang perang) Bu'ats. Maka 
beliau berbaring di atas tikar lalu memalingkan wajahnya, kemudian masuklah Abu Bakar 
mencelaku, ia mengatakan, "Seruling-seruling setan (kalian perdengarkan) di hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas memandang 
kepada Abu Bakar seraya berkata: "Biarkanlah keduanya." Setelah beliau tidak 
menghiraukan lagi, aku memberi isyarat kepada kedua sahaya tersebut agar lekas pergi, lalu 
keduanya pun pergi. Saat Hari Raya 'led, biasanya ada dua budak Sudan yang 
memperlihatkan kebolehannya mempermainkan tombak dan perisai. Maka adakalanya aku 
sendiri yang meminta kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atau beliau yang 
menawarkan kepadaku: "Apakah kamu mau melihatnya?" Maka aku jawab, "Ya, mau." Maka 


beliau menempatkan aku berdiri di belakangnya, sementara pipiku bertemu dengan pipinya 
sambil beliau berkata: "Teruskan hai Bani Arfadah!" Demikianlah seterusnya sampai aku 
merasa bosan lalu beliau berkata: "Apakah kamu merasa sudah cukup?" Aku jawab, "Ya, 
sudah." Beliau lalu berkata: "Kalau begitu pergilah." 


Bab: Tradisi dan Kebiasaan Hari Raya yang Dapat Dilaksanakan Kaum Muslimin 


LIS TENAGA سيعت‎ TER KAJEN IN A 
Cc 
LA TI MA -4444 Aa 13 عو ا‎ 
2000 5 MET Ana 33 al SIS Sea ga 


ka A A 


898. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Zubaid berkata, Aku mendengar 'Asy Sya'bi 
dari Al Bara' berkata, Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan 
khutbah, sabdanya: "Pertama kali yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah shalat, 
kemudian kembali pulang dan menyembelih hewan kurban. Maka barangsiapa mengerjakan 
seperti ini bararti dia telah memenuhi sunnah kami." 


d 


ALI 7L RL zaz Sa < رر‎ f ر‎ ALT 72 2 ر يم‎ 
SEA هام عَنَأبي هَن عَابِشَةَرَضي‎ EA SAS TE Jne BAN PE USS 
KA TEA Paya يۇء‎ MANAH NG Na A وَعِنْدِي جَار يتان من جُوَارِي‎ 4 K3 دخلا‎ 
عَلَيْهِوَسَلَموَدَلِكَفي‎ MAH Ei AA ْالشَّيطَاوِفبَيتِرَسُو ل‎ Su 


Z 


Bala Se Penan Gale II aces 


899. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah berkata, "Abu Bakar masuk 
menemui aku saat itu di sisiku ada dua orang budak tetangga Kaum Anshar yang sedang 
bersenandung, yang mengingatkan kepada peristiwa pembantaian kaum Anshar pada 
perang Bu'ats." 'Aisyah menlanjutkan kisahnya, "Kedua sahaya tersebut tidaklah begitu 
pandai dalam bersenandung. Maka Abu Bakar pun berkata, "Seruling-seruling setan (kalian 
perdengarkan) di kediaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam!" Peristiwa itu terjadi 
pada Hari Raya 'led. Maka bersabdalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Abu 
Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita." 


Bab: Makan Sebelum Keluar Shalat pada Hari Raya Fithri 


ANA Patra ga JA gegana Na Store SAMA فيد عَبَدِالوَحِم‎ NA 


P 


BAG‏ قال كَاوَرَسُو Fi 35 PAI Ta 5: KA bo NI‏ حى ياك 


4 Pa z 5 4 AA PaA 24,2 la A PA 
24-2 21272% - 7 < BL RAL MR 272 AL l 72 oi AWR u fa 
P 


P 
2 2 LL 
BASE 


900. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahim telah menceritakan 
kepada kami Sa'id bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim berkata, 
telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik 
berkata, "Pada hari raya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak berangkat untuk 
melaksanakan shalat hingga beliau makan beberapa butir kurma." Murajja' bin Raja' berkata: 
telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Anas dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Beliau makan beberapa kurma dengan bilangan ganjil." 


Bab: Makan pada Hari Raya Adlha (Qurban) 


ANGGO Pat 


0 WA A A 07 
at Tia $ ASUS “to. 2 Gede "ب‎ St 0 2 122 rd GANGSUL 
7 و‎ 8 4 5 4 A - g ra 
ae La 2 و کر‎ . LABAN MGG A Da NG ا‎ Ta 4 NIKAH او‎ > 
فيو الحم وذ کر من جير انو‎ Gina Jis جا‎ NA EP AG Bal aa 
tai و کف‎ TA اک اام‎ NE ییا و‎ asalan ا‎ ÊNGG 


صل ala gal‏ فاا َك رِي panganan MEA‏ اام 


901. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Anas berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat hendaklah dia 
mengulanginya." Lalu berdirilah seorang laki-laki seraya berkata, "Ini adalah hari yang daging 
sangat diharap." Laki-laki itu kemudian menyebut-nyebut tentang tetangga-tetangganya, 
dan seakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membenarkan orang itu. Lelaki itu berkata, 
"Sungguh aku berkurban dengan seekor jadza'ah lebih aku sukai dari dua ekor kambing." 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan keringanan buat orang tersebut. Aku 
(Anas) tidak tahu apakah keringanan itu juga berlaku untuk yang lain atau tidak." 


JELAS ير عَنَمَنَصُورٍعَنَالشَّعْبِيَعَنَالْمَرَاءِبْْعَازٍ برضي‎ PSA JEDA SAS 
KEREN PE AAAY لييح صَقَّاللَعَلَيَهِوَسَلَمَيَوْ‎ aA 
CAN IE ME TIENS Gg ANE ES BANGET KD KAWA 
2 
MESIN ga JEN INA TAN SEE SESI, 


- 
- 4 TA 5 Be 


- Z 
A Td A Z 11 3 2 
رَسُولَاللّه‎ SALA SENANG! z فذحت شات وَكَعَدَيْتٌ قبل‎ ENG 


A A 
LA ad Pad = Z 
Ar e 2 a PPARA le ا‎ e E ah >> ا رر‎ 
ت عو ادد‎ SI و سائق ھی ی ع‎ Sa aer Kate او‎ 
r SP نعم و أن‎ SP PAGI. > إن‎ 
Z T-4 دي‎ XL wi PSA ص‎ PA 


902. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Asy Sya'bi dari Al Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhu, ia berkata, "Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Raya Ourban ('ledul Adlha) 
setelah melaksankan shalat. Beliau bersabda: "Barangsiapa melaksanakan shalat seperti 
shalat kami dan melaksanakan manasik seperti manasik kami maka dia telah melaksanakan 
manasik (menyembelih kurban). Dan barangsiapa menyembelih kurban sebelum shalat 
berarti dia malaksanakannya sebelum shalat, dan berarti dia belum melaksanakan manasik 
(berkurban)." Abu Burdah bin Niyar, paman Al Bara', berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah 
menyembelih dua ekor kambing sebelum shalat, dan yang aku ketahui bahwa hari ini adalah 
hari kita bergembira dengan makan dan minum. Dan aku menyukai bila dua ekor kambingku 
itu menjadi yang pertama disembelih di rumahku lalu aku memasaknya dan menikmatinya 
sebelum aku berangkat untuk shalat!" Beliau bersabda: "Kambingmu setatusnya adalah 
kambing yang disembelih untuk diambil dagingnya (bukan daging kurban)." Laki-laki itu 
berkata lagi, "Wahai Rasulullah, kami masih memiliki anak kambing yang dia lebih kami cintai 
dari dua ekor kambing tadi. Apakah aku dibolehkan berkurban dengannya?" Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: "Ya. Akan tetapi tidak boleh untuk seorangpun setelah kamu." 


Bab: Keluar Menuju Tempat Shalat Hari Raya Yang Tidak Ada Mimbarnya 
Baen eos at MAN A an PMS قال‎ AN Pas AS 
Jae sat Pasal NENE g ilu Er gios 
CI S3 
An AA & sedan كان ريدن يفطم‎ aa bae dlu مفو فم‎ 
SA GA و 58 30 م‎ AE AA BG JE SNI Gal pana gi aa 
TAB SAE Na JUNG AP AENG KRS Ka) BANGIL js 3 


2 مم‎ AN A ba AG DEEA PA Boa 
PNS ANA ai ARANÉ KANG NGA HS فَخَطْب‎ Bian فجَبَّذت بثو‎ 


Pa‏ م A‏ عاو 


LAA AN Ja رف قيفو‎ Tah SEA AN 


A 


PN PP TR APA Pa 


SEA NISA السو‎ PEKAN AH Agar ES 


903. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam 
dari 'Iyadl bin 'Abdullah bin Abu Sarah dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Pada hari raya Idul 
Firi dan Adlha Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam keluar menuju tempat shalat 
(lapangan), dan pertama kali yang beliau kerjakan adalah shalat hingga selesai. Kemudian 
beliau berdiri menghadap orang banyak sedangkan mereka dalam keadaan duduk di barisan 
mereka. Beliau memberi pengajaran, wasiat dan memerintahkan mereka. Dan apabila beliau 
ingin mengutus pasukan, maka beliau sampaikan atau beliau perintahkan (untuk 
mempersiapkannya), setelah itu beliau berlalu pergi." Abu Sa'id Al Khudri berkata, "Manusia 
senantiasa melaksanakan (tata cara shalat hari raya) seperti apa yang beliau laksanakan, 
hingga pada suatu hari aku keluar bersama Marwan -yang saat itu sebagai Amir di Madinah- 
pada hari raya Adlha atau Fithri. Ketika kami sampai di tempat shalat, ternyata di sana sudah 


KACA 


ada mimbar yang dibuat oleh Katsir bin Ash Shalt. Ketika Marwan hendak menaiki mimbar 
sebelum pelaksanaan shalat, aku tarik pakaiannya dan dia balik menariknya, kemudian ia 
naik dan khuthbah sebelum shalat. Maka aku katakan kepadanya, "Demi Allah, kamu telah 
merubah (sunnah)!" Lalu dia menjawab, "Wahai Abu Sa'id. Apa yang engkau ketahui itu 
telah berlalu." Aku katakan, "Demi Allah, apa yang aku ketahui lebih baik dari apa yang tidak 
aku ketahui." Lalu dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang tidak akan duduk 
(mendengarkan khutbah kami) setelah shalat. Maka aku buat (khutbah) sebelum shalat." 


Bab: Berjalan Kaki atau Berkendaraan Menuju Shalat Hari Raya dan Shalat 
Dilaksanakan Sebelum Khuthbah Tanpa Adzan dan Igamah 


4 


e SN SAS dan o 
SANA lai PESIN a سول الله ص ال‎ 


904. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada kami Anas bin 'Iyadl dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat 'Idul Adlha dan 'Idul Fitri 
kemudian berkhutbah setelah shalat." 


- - 5 


x ور و‎ e ا ر‎ 7 5 NK, 
MEN a a Te Pa BE ىقالا خب‎ ANA E5 
ALE Jadi LAILA al 6 kasa rad kada : LE Ia AN ga سمه‎ JGA 


905. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Hisyam bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata: telah 
mengabarkan kepadaku 'Atha' dari Jabir bin 'Abdullah berkata, Aku mendengarnya berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada hari Raya 'Idul Fitri, beliau memulainya 
dengan shalat kemudian khutbah." 


“3G vý 2 La - 


A ر‎ A 2 A WA N =. KA GT ا و‎ 
NAN BIASA sa) aa a NGA d) Jas KESAN AN Mane ATA 


TP‏ 2 ر م 


م 


NAN GALAU) Lai 
906. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) perawi berkata, 
telah menceritakan kepadaku 'Atha' bahwa Ibnu 'Abbas menyampaikan kepada Ibnu Az 
Zubair pada awal dia dibai'at sebagai khalifah, bahwa tidak ada adzan dalam shalat Hari Raya 
Idul Fithri (di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam), dan bahwasanya khutbah 
dilaksanakan setelah shalat." 


SENI Jali gig 3 اه قالا لم يکن ي‎ Se, 


907. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya), telah 
mengabarkan kepadaku 'Atha' dari Ibnu 'Abbas, dan dari Jabir bin 'Abdullah keduanya 
berkata, "Dalam shalat Idul Fitri dan Idul Adlha tidak ada adzan." 


SAE AN AA عله لاروك‎ AI NGO ss يته‎ 3 A 


A 


Peran BAN GI Gala ALAN AL MEA ÉN 


رد 2 


ge LG AKAN Te أَكرَى حَقَاعَلَ‎ bailia RU E 
LANTAI ESA AJE nisan ba KK 


908. Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) dari Jabir bin 
'Abdullah ia berkata, aku mendengarnya berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam berdiri 
dan memulai dengan shalat, kemudian berkhutbah di hadapan manusia setelahnya. Setelah 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selesai, beliau mendatangi tempat jama'ah wanita dan 
mengingatkan mereka. Beliau menyandar pada tangan Bilal, sementara Bilal sendiri 
membentangkan kain miliknya dimana para wanita memasukkan sedekahnya ke dalam kain 
tersebut." Aku (perawi) bertanya kepada 'Atha, "Bagaimana menurutmu apakah boleh jika 
sekarang Imam mendatangi para wanita untuk memberi peringatan kepada mereka setelah 
selesai dari khutbah?" 'Atha menjawab, "Itu adalah hak mereka, dan mengapa mereka tidak 
diperbolehkan melakukannya?" 


p 


Bab: Khuthbah Disampaikan Setelah Shalat Hari Raya 


272 KA A 


Jk 0 bay ayak ا‎ A o 


At 8 ا‎ A 24 21244 3 رر‎ ٣ 
KANG 
909. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku Al Hasan bin Muslim dari Thawus dari Ibnu 
'Abbas berkata, "Aku menghadiri shalat Hari Raya bersama Rasulullah shallallahu "alaihi 


wasallam, Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman? radliallahu 'anhum, bahwa mereka semua 
melaksanakan shalat sebelum khutbah." 


A Pe 
G 


ABA Ne Naa Ae E 


AL 


SEA IA SG 
? AA - K é 2 3G -A ZAH 
كبر الْحْطْبَةٍ‎ AU و عمَر رضي‎ AA 


910. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' 
dari Ibnu 'Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, dan 'Umar? 
radliallahu "anhu mereka melaksanakan shalat dua Hari Raya sebelum khutbah." 


SI SEE Agi kena bê b GA AAS ين ڪر ب‎ Sia 


g 


Pra TEKAN 6 AS سكم صل يَوْمَالفطر‎ saien LA 


عو و 


NA ea‏ وَسحَاببًا 


911. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu "Abbas, bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melaksanakan shalat Hari Raya 'Idul Fitri dua rakaat 
dan tidak shalat sebelum atau sesudahnya. Kemudian beliau mendatangi para wanita dan 
memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka para wanita memberikan sedekah hingga 
ada seorang wanita yang memberikan anting dan kalungnya." 


SAE EA AE SA Ca) بيد‎ LN ا شب قال ڪد‎ Jé; asi ر‎ 


A -‏ 
AA‏ ديل صم وء 


KAWAN TON 3333 Ka jika PANATA KAKAWIN AE Ia 
PT AA LA TPP LAN LN 445 S3 EN NG EL 


يقال له أ بو 03333 يار اسول اله بحتو PES ge‏ م satya‏ قفالا او 


912. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Zubaid berkata, aku mendengar Asy Sya'bi 
dari Al Bara' bin 'Azib berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya 
yang pertama kali kami lakukan pada hari Raya ini adalah shalat. Kemudian kami pulang dan 
menyembelih kurban. Maka barangsiapa mengerjakan seperti itu berarti dia telah 
memenuhi sunnah kami. Dan barangsiapa menyembelih kurban sebelum pelaksanaan shalat 
'led, maka itu hanyalah daging yang dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak sedikitpun 
mendapatkan (pahala) ibadah kurban." Tiba-tiba ada seorang lelaki Anshar yang dipanggil 
dengan nama Abu Burdah bin Niyar berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih 
hewan dan aku masih memiliki anak unta yang lebih baik dari unta yang lebih besar." Maka 
beliau bersabda: "Jadikanlah ia sebagai pengganti dari apa yang telah kamu sembelih 
sebelum shalat, dan kamu akan mendapatkan bagian pahala yang cukup yang tidak akan 
didapati oleh orang selainmu." 


Bab: Tidak Disukai Membawa Senjata Pada Hari Raya dan Memasuki al-Haram 
(Tanah Suci) 


sa ES PN PASAR a AN ابو‎ AA KAS 
KN د‎ POSE as دمحف أحمَ ص‎ BN Kadar apa ba Ps 


r 


Ea aaa AE KS LS Sr CIA jang MG ES 


SES AN Leli saade KE ع ف يو‎ LALEA صني وَ‎ 0 
(ANYER لسلا‎ 


913. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya Abu As Sukain berkata, telah 
menceritakan kepada kami Al Muharibi berkata, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Sugah dari Sa'id bin Jubair berkata, "Aku pernah besama Ibnu 'Umar saat dia 
terkena ujung panah pada bagian lekuk telapak kakinya. Dia lalu merapatkan kakinya pada 
tunggangannya, lalu aku turun dan melepaskannya. Kejadiaan itu terjadi di Mina. Kemudian 
peristiwa ini didengar oleh Al Hajjaj, maka dia pun menjenguknya seraya berkata, 
"Seandainya kami ketahui siapa yang membuatmu terkena mushibah ini!" Maka Ibnu 'Umar 
menyahut, "Engkaulah yang membuat aku terkena mushibah ini." Al Hajjaj berkata, 
"Bagaimana bisa!" Ibnu 'Umar menjawab, "Engkau yang membawa senjata di hari yang tidak 
diperbolehkan membawanya. Dan engkau pula yang membawa masuk senjata ke dalam 
Masjidil Haram padahal tidak diperbolehkan membawa masuk senjata ke dalam Masjidil 
Haram pada hari ini." 


ر ےر و رو 2 كاه عدي 2 دادم 2 2 27 و 2 2 2 KA ANG Roro‏ 
YAN rn ea‏ يَعُْقَوبَ قال SAS‏ إِسْحَاقَ بَنْسَعِيدِ بّنِعَمْ رو بّنِسَعِيدِ بَنِ JAS Jam A‏ 


LA LA 


AA FA IN AA NGGEN Sai جُعَلَ ابْنِعْمَرَ‎ ES 
يَعْيِي الْحَجَاجَ‎ iradas Kg AAK 


914. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ya'qub berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ishaq bin Sa'id bin Al 'Ash dari Bapaknya berkata, "Al Hajjaj datang menemui Ibnu 
'Umar, dan saat itu aku sedang bersamanya. Al Hajjaj lalu bertanya, "Bagaimana 
keadaannya?" Ibnu 'Umar menjawab, "Baik." Al Hajjaj bertanya lagi, "Siapa yang 
melukaimu?" Ibnu 'Umar menjawab, 'Yang melukai aku adalah orang yang memerintahkan 
membawa senjata pada suatu hari yang mana pada hari itu dilarang membawanya.' Yaitu Al 
Hajjaj." 


Bab: Menyegerakan Pelaksanaan Shalat Hari Raya 


i 


ANK A ANG >‏ حَرَ ب قال PAN PERE KAA 3S‏ عَنًا 


A A 
BUS 33 Sa Pel FI مِنَاهَدَاأَنَ‎ aa A pa aa 
ANA ماخر ریس يناشن كي‎ e BAE LAN 
AY 


2 4 AG Lana ر رة‎ 2 2 7. 
vee 4 نه 5 لاج‎ w D ميرم‎ i TE & WA : AN A 6 نا ديحت ق:‎ 
A3 NAN PESTA AY Ar قَالَادْبَحَهَا‎ LAS 


915. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Zubaid dari Asy Sya'bi dari Al Bara' berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam memberi khutbah kepada kami pada hari Nahr (penyembelihan kurban), 
beliau sabdakan: "Sesungguhnya yang pertama kali kami lakukan pada hari Raya kami ini 


adalah shalat. Kemudian kami pulang dan melaksanakan penyembelihan kurban. Maka 
barangsiapa mengerjakan seperti itu berarti dia telah memenuhi sunnah kami. Dan 
barangsiapa menyembelih kurban sebelum pelaksanaan shalat 'led maka itu hanyalah daging 
yang dipersembahkan untuk keluarganya dan tidak sedikitpun mendapatkan (pahala) ibadah 
kurban." Tiba-tiba pamanku, Abu Burdah bin Niyar, berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, 
aku telah menyembelih hewan sebelum aku shalat, namun aku masih memiliki anak 
kambing yang lebih baik dari kambing yang telah berumur dua tahun." Maka beliau pun 
bersabda: "Jadikanlah ia sebagai pengganti (dari apa yang telah kamu sembelih sebelum 
shalat)." Atau beliau mengatakan: "Sembelihlah, namun hal itu tidak mencukupi oleh orang 
selainmu." 


Bab: Keutamaan Beramal Pada Hari-hari Tasyrig 


EA ida SU عَنَمْسَلِم‎ SAVANE ERE Kas افد بنع عر قال‎ 


JAN SI PANA AAM علي صل ال عليه‎ ks 
Ari LILIN 


916. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dari Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 
'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada amal yang lebih 
utama pada hari-hari (tasyriq) ini selian berkurban." Para sahabat berkata, "Tidak juga 
jihad?" Beliau menjawab: "Tidak juga jihad. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya 
dengan mengorbankan diri dan hartanya (di jalan Allah), lalu dia tidak kembali lagi." 


Bab: Mengumandangkan Takbir Selama Hari-hari Berada di Mina dan Keesokan 
Harinya Pergi ke 'Arafah untuk Melaksanakan Wuquf 


7 A 


SENA Kah NESE نع قال‎ PN SAS 
asa ea A SRS E KAN E SEA, Sean 
aké SAHS AKAN AN AAS قال‎ 


917. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Malik bin Anas berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abu Bakar Ats Tsagafi 
berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik -saat itu kami berdua sedang berangkat dari 
Mina menuju 'Arafah- tentang talbiyyah, 'Bagaimana kalian melaksanakannya bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam? ' Dia menjawab, "Di antara kami ada seorang yang membaca 
talbiyyah, namun hal itu tidak diingkari, dan ada yang bertakbir namun hal itu juga tidak 
diingkari." 


LA 
AL INA 


(ANA 7 24 PE Mi kake امي عن‎ NGGEN gi 2. A 232 -A ار‎ 
92 د و‎ A Pekan Hae 


918. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada 
kami Bapakku dari 'Ashim dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah berkata, "Pada hari Raya led 
kami diperintahkan untuk keluar sampai-sampai kami mengajak para anak gadis dari 
kamarnya dan juga para wanita yang sedang haid. Mereka duduk di belakang barisan kaum 
laki-laki dan mengucapkan takbir mengikuti takbirnya kaum laki-laki, dan berdoa mengikuti 
doanya kaum laki-laki dengan mengharap barakah dan kesucian hari raya tersebut." 


Bab: Shalat Dengan Menjadikan Tombak Sebagai Sutrah (Pembatas) pada Shalat 
Hari Raya 


GANG EA عن افع عن‎ Ane GAS ها ب قال‎ DE ENGGA NG واي ثم شار‎ NA ra 
le الب‎ baik? GA AWANG 
IE JÊNG Jang abas PNS BO asa 


919. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' 
dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam menancapkan tombak pada hari 
Raya Fitri dan hari Raya kurban, kemudian beliau shalat." 


Bab: Meletakkan Tongkat Pendek atau Tongkat Kecil (Sebagai Sutrah) Orang Yang 
Shalat Pada Shalat Hari Raya 


- عو 


Z EA A 253 AK -$ ANA > 2 م‎ 

Pan Opa 3 SANI و‎ En 35 ISA MNES b Gal 5>) JAN ia USS 
2 PALA a LAN - T ر ا امو 4م رر كر روو‎ ONIN J~ ls AINI 
ENG ABA NBK کا ای شمر كال كا لي صل‎ 

223 سواط و KG‏ 

KALS بالمصل‎ LS 

920. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Al Hizami berkata, telah 
menceritakan kepada kami Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amru Al 
Auza'i berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwa Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam berangkat menuju tempat shalat sedang di tangan beliau ada sebuat 
tongkat, tongkat tersebut beliau tancapkan di depannya lalu shalat menhhadap ke arahnya." 


GAS 


Bab: Keluarnya Para Wanita dan Wanita Yang Sedang Haidl (ke Tempat Shalat) Pada 
Shalat hari Raya 


KAGAN HE AA EL PE A3 PNS هاب قال‎ BUS AL KUS USA 


” 
px 


>> مه EA AB‏ 24536 ل انسل LAN‏ ا AA‏ راع معي رام و ر 
Al‏ ونا تقاض اد ea NASA Kea‏ 
Aa? L22 2 A? Pe A 2 sS ATA 2 SATZ‏ 0 
ES aiena‏ اتقو SENI F3 NA‏ 


921. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin "Abdul Wahhab berkata, Hammad bin 
Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu 'Athiyyah berkata, "Nabi kami shallallahu 'alaihi 
wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan para gadis remaja kami dan wanita- 
wanita yang dipingit di rumah." Dan dari Ayyub dari Hafshah seperti riwayat ini juga. Dalam 
hadits Hafshah ditambahkan, beliau bersabda. Atau Ummu 'Athiyyah berkata, "Para gadis 
remaja kami dan wanita-wanita yang dipingit di rumah, dan wanita-wanita hadi menjauhi 
tempat shalat." 


Bab: Keluarnya Anak-Anak (ke Tempat Shalat) Pada Shalat Hari Raya 


2s LA Aoa aa PEN NE MALE AS 3 ا‎ 


PA 2 
AA 


uscd ia i أو‎ hig PAHA Bea 
BA 


922. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Abbas berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Abdurrahman bin 'Abis 
berkata, Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata, "Aku pernah keluar bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam untuk shalat Hari Raya Fitri atau Adlha. Beliau melaksanakan shalat 
kemudian menyampaikan khutbah. Setelah itu, beliau mendatangi para wanita dan memberi 
pelajaran kepada mereka, mengingatkan dan memerintahkan agar bersedekah." 


Bab: Imam Menghadap Ke Arah Jama'ah Saat Menyampaikan Khuthbah Hari Raya 


4 


DANG AI NE AAN فيد‎ E AN a Sei PI SAS 
Ca SIH Nagi ANA 


G a pd و‎ 77 


MA Ji SA EL ABS On ai PANAS‏ سي 
AN Ga aa NS‏ ىقا ر جل ققال یار ENI,‏ بحتو E‏ 
ع" Ken‏ عن BSN‏ 


923. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Thalhah dari Zubaid dari Asy Sya'bi dari Al Bara' berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam keluar pada hari Raya kurban menuju Bagi', beliau lalu melaksanakan shalat 


dua rakaat, setelahitu beliau menghadap ke arah kami dan bersabda: "Sesungguhnya yang 
pertama dari 'ibadah kita pada Hari Raya kita ini adalah memulai dengan melaksanakan 
shalat, kemudian kembali ke rumah dan menyembelih hewan kurban. Barangsiapa 
melaksanakan seperti itu berarti telah sesuai dengan sunnah kita. Dan barangsiapa 
menyembelih kurban sebelum shalat, maka itu hanyalah sesuatu yang dipersembahkan 
untuk keluarganya dan tidak ada sedikitpun termasuk dari ibadah kita ini." Lalu berdirilah 
seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih (sebelum shalat), 
namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih baik dari kambing yang telah berumur 
dua tahun?" Beliau pun bersabda: "Sembelihlah. Namun ini tidak berlaku bagi seorang pun 
setelahmu." 


Bab: Tanda atau Bendera Yang Dipasang Pada Area Tempat Shalat Hari Raya 
LAN EK A WE NS aai ES SAS as 
ba ag PS Nk yee par heile ATANA 


va Z 


brekat BIN asa PN ALS Mela D 


A 


A A 


JII San Jhe KALA AR وي‎ A 


A 


- Z 
- paid 
ZA ZA 


33 رَهِنَوَأمَرَ هن بِالصَدَة 


YAA 


Pa 
pi 


924. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Abdurrahman bin 'Abis berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas ketika dikatakan 
kepadanya, "Apakah engkau pernah menghadiri shalat 'led bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam?" Dia menjawab, "Ya. Kalau seandainya bukan karena kedudukanku yang masih 
kecil, tentu aku tak akan turut serta, hingga beliau mendatangi tanda yang ada di sisi rumah 
Katsir bin Ash Shalt. Beliau lalu shalat dan memberikan khutbah. Setelah itu beliau 
mendatangi jama'ah para wanita bersama Bilal, beliau memberi pelajaran kepada para 
wanita tersebut, mengingatkan mereka dan memerintahkan agar bersedekah. Maka aku 
menyaksikan para wanita tersebut memberikan apa yang ada pada tangan mereka (emas 
perhiasan), mereka meletakkannya ke dalam kain yang di bawa oleh Bilal. Setelah itu beliau 
dan Bilal pergi menuju rumahnya." 


Bab: Nasehat Imam Kepada Para Wanita Pada Hari Raya 


Aki y Ng AA GÉ NE کک‎ BG, Aa 


Pratu, Aaii yela sae: DIAN UI KAS AN pié 
فيه‎ AA 56 ANN Bap SI ET يتو‎ asa P 24 Aoa 


رو < 


US حيبذ دلقي‎ AN SS الفط قال لا و ڪن‎ 3538 ALI BS 


r [4 


ta KA و‎ NG م‎ s رو‎ SEN Tan روا ا و عو‎ 
AA PAGAN GA AB الإمَام ذَلِكَوَ‎ sng 5 


925. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Ibrahim bin Nashr berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abdurrazag berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 'Atha' dari Jabir bin "Abdullah berkata, Aku mendengarnya berkata, 
"Nabi shallallahu "alaihi wasallam berdiri untuk melaksanakan shalat pada hari Raya ledul 
Fitri, dan yang pertama kali beliau kerjakan adalah shalat, baru kemudian menyampaikan 
khutbah. Selesai khutbah beliau turun (dari mimbar) dan mendatangi jama'ah wanita untuk 
mengingatkan mereka dengan bersandar pada tangan Bilal, sementara Bilal sendiri 
membentangkan kain miliknya hingga para wanita tersebut memasukkan sedekahnya ke 
dalam kain tersebut." Aku bertanya kepada 'Atha, 'Apakah itu zakat fitri? ' ia menjawab, 
'Bukan, tetapi sedekah yang mereka keluarkan pada saat itu, mereka memberikan anting 
dan gelang mereka." Aku bertanya lagi, 'Bagaimana pendapatmu jika masa sekarang ini 
seorang Imam mendatangi jama'ah para wanita lalu mengingatkan mereka tentang itu? ' 
'Atha menjawab, 'Yang demikian itu merupakan hak mereka (para Imam), dan apa alasanya 
mereka tidak boleh melakukannya? ' 


2 2 KAM A Ge و ا 2 5 - 1 2 واه‎ 2 SI AU 
> $ v ITE gae KE N b A ad AA قال ابن جر يڄو‎ 


A 7 2 7 7 7 500‏ 2 و وه & وو 2 رن P AE ai‏ 
AAN AA ALA - TEZA .‏ ر2 وو و ANA DAWA‏ 
Ai)‏ مَعَ النْبِيَ صل الله SN asa‏ وعمر وَعَثْمَانَرَضِي الله عنم بصلو G‏ قبلا به 
P‏ 


- 


UN 


Bai RA 2 
w 


روج 1 ورم ىم AR, 5 sn.‏ و 22 A a WAWAS pa aaz 54 A utz‏ رب 
يطب Pia Saga KAA GE kaga EN be ee PA‏ حَنَى 
رص 5 2 Pa‏ 
ai A 2 7 A 4 & zô 4‏ برع - 4 
AN JSI ARA‏ يُبَايِعََكَ) يقال حنَقَرَ Wing‏ 
pa P 2‏ 


PEETA 0 f EE qaa £ £ NAK 123427 
PA لا يدري حسمن هي قال‎ Ia DAA GAN دَلِكِقَالَتٌ‎ YES 
1 P ya 
A 4 
dye KAN 4 ا‎ REWER 2 رعن‎ e 2 CA AKAN کو‎ ANG < WA 


عن 
NEI Na AN NAN «|‏ ل ng‏ 


926. Ibnu Juraij berkata; telah mengabarkan kepadaku Al Hasan bin Muslim dari Thawus dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Aku pernah menghadiri shalat 'Idul Fitri 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman? radliallahu 
'anhum. Mereka semua melaksanakan shalat sebelum khutbah, dan menyampaikan khutbah 
setelah shalat. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian pergi dan aku melihat seakan 
beliau memberi isyarat dengan tangannya agar jama'ah tetap duduk di tempatnya. 
Kemudian beliau melewati dan membelah shaf-shaf mereka hingga sampai pada jama'ah 
para wanita, dan saat itu Bilal juga bersama beliau. Beliau kemudian membaca ayat: '(Hai 
Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan 
janji setia, ...)' (Qs. Al Mumtahanah: 12), selesai membaca ayat tersebut beliau mengatakan: 
"Apakah kalian siap untuk itu?" salah seorang wanita dari mereka -dan tidak ada yang berani 
menjawab selain dia- berkata, "Ya." -namun Hasan tidak tahu siapa wanita tersebut. Perawi 
berkata, "Kemudian mereka bersedekah dan Bilal membentangkan selembar kain, kemudian 
Bilal berkata, "Demi bapak dan ibuku, kemarilah! Sungguh, itu akan menjadi tebusan bagi 
kalian." Mereka kemudian melemparkan gelang (besar) dan cincin mereka ke dalam kain 
yang dibawa oleh Bilal." Abdurrazag berkata, "Al Fatakh adalah cincin besar (gelang) yang 
bisa mereka pakai pada masa jahiliyah." 


Bab: Bila Seseorang Wanita Tidak Memiliki Jilbab Pada Hari Raya 


III AI» AA Kang ta‏ او NG 9 KL‏ 2 22 .9 م 
JAE MES jasa AENG‏ ار ث قال Ka ES ENG Kagawa yi D PSA‏ 


A 
K3 Sara ي‎ 2 PATA BA ALA AN 
22 qa Z w ر 4ه‎ 2521 PARA A r sf ر‎ 
CLEAN ESA 3S AS دكي‎ kaa ATA? NG pra 


2 MES AL a ر‎ 24 23 2 
Sri PES ىو ندا وي اْكلْمَى قَقَالتٌ يَارَسُولَ الله أعَل‎ ANA Pa 
aA ارو‎ <. PPG > - Ato UE 2 anjar 
HEA iah AA Sui a SN 


AAT A e کار م ر ر‎ 
KN صل‎ AN SUS ga IX في‎ LAN Menag 


LA 4 
r (3 


SA SIA EN NT SMS SANA as 


P 


243 A 727 2 2777” 4 7 و‎ AA و‎ PA 
ENG iid SAS الْمُصَلَ‎ AN زل‎ TANI 
كَذَاوَتَمْهَدُ كُذَا‎ LE تَشْهَدُعَرَكَاتِ‎ AN NG َعَم‎ 


927. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Hafshah binti Sirin 
berkata, "Dahulu kami melarang anak-anak gadis remaja kami keluar untuk ikut 
melaksanakan shalat di Hari Raya 'led. Lalu datanglah seorang wanita ke kampung Bani 
Khalaf, maka aku pun menemuinya. Lalu ia menceritakan bahwa suami dari saudara 
perempuannya pernah ikut perang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak dua 
belas peperangan, dan saudara perempuannya itu pernah mendampingi suaminya dalam 
enam kali peperangan." Ia (saudara wanitanya itu) berkata, "Kami merawat orang yang sakit 
dan mengobati orang-orang yang terluka." Saudara perempuanku bertanya kepada 
Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak keluar karena 
tidak memiliki jilbab?" Beliau menjawab: "Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya, 
sehingga mereka dapat menyaksikan kebaikan dan mendo'akan Kaum Muslimin." Hafshah 
berkata, "Ketika Ummu 'Athiyyah datang, aku menemuinya dan kutanyakan kepadanya, 
'Apakah kamu pernah mendengar tentang ini dan ini? ' Dia menjawab, 'Iya. Demi bapakku'. 
Dan setiap kali dia menceritakan tentang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia selalu 
mengatakan 'Demi bapakku'. Beliau bersabda: "Keluarkanlah para gadis remaja yang dipingit 
dalam rumah." Atau beliau bersabda: "Para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit 
dalam rumah -Ayyub masih ragu- dan wanita yang sedang haid. Dan hendaklah wanita yang 
sedang haid dijauhkan dari tempat shalat, agar mereka dapat menyaksikan kebaikah dan 
mendo'akan Kaum Muslimin." Hafshah berkata, "Aku bertanya kepadanya, "Wanita yang 
sedang haid juga? ' Dia menjawab, 'Bukankah mereka juga hadir di 'Arafah dan menyaksikan 
ini dan itu? '." 


Bab: Para Wanita Yang Sedang Haidl Menjauh dari Tempat Shalat 


A A 


516 galak NENG aaa 3S, SAE SANA KA AOA AN 
ر‎ AA? 9 وو‎ A A l472 Saree LG - 22 ر‎ 2 
ME وَالْعَوَاتَنَ دَوَاتِالَخْدورٍ‎ SEA ووا الخو‎ ASN JG 

a a PG Pa 4 
PIA PAR وَجمَاعَةَ الْمُسَلِمِينَوَدَعُوَ ب .22 ْم‎ KOTA 


928. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Abu "Adi dari Ibnu 'Aun dari Muhammad berkata, " Ummu 
'Athiyyah berkata, "Kami diperintahkan untuk keluar, maka kami keluarkan pula para wanita 
yang sedang haid, gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit dalam rumah." Ibnu Aun 
menyebutkan, "Atau gadis-gadis remaja yang dipingit. Adapun wanita haid, maka mereka 
dapat menyaksikan (menghadiri) jama'ah kaum Muslimin dan mendo'akan mereka, dan 
hendaklah mereka menjauhi tempat shalat mereka (kaum laki-laki)." 


Bab: Qurban dan Penyembelihan Dilaksanakan Di Tempat Shalat Hari Raya 


- Gusi -A واه‎ A ols 2 gs 23 NG DENGAN 259 4 = 5 
KA Ta اَهِب يو سف قَالَحَدَنْمَا اللَيَتْقَالَحَدَدْنِي كنيب قر قر‎ PN ATA Aya 


MARSAH ANA 


929. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Katsir bin Fargad dari Nafi' dari 
Ibnu 'Umar, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa berkurban atau menyembelih 
hewan kurban di tempat shalat." 


Bab: Pembicaraan Imam dan Orang-orang Ketika Sedang Menyampaikan Khuthbah 
dan Apabila Imam Ditanya Tentang Sesuatu Saat Dia Sedang Berkhuthbah 


4 


SIANG AANG MEA AN ga PSS JA SAS 
ISIS AJIAN FA ala EA الو صل‎ 2S ازب قال‎ 
nd 12 م‎ A Zo ag A 
فَقَالَيَارَسُولَ‎ 1333 P PARA ee سك انسلا‎ En AA 


KA sea Aa se عر اا‎ lane AA NIS ESA الهو اله‎ 


2 


GE gate NGANG a PA NAN جيراني قال رسو‎ ANE ا‎ 


جَدَعَدَهِيَ IE Bap‏ َعَم وجري عن ا 


930. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abu Al Ahwash berkata, telah menceritakan kepada kami Manshur bin Al Mutamir dari Asy 
Sya'bi dari Al Bara' bin 'Azib berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan 
khutbah pada hari kurban setelah shalat. Beliau katakan: "Barangsiapa shalat seperti shalat 
kita dan melaksanakan manasik (penyembelihan kurban) seperti kita berarti telah 


mendapatkan pahala berkurban. Dan barangsiapa menyembelih kurban sebelum shalat 
maka itu hanyalah kambing yang dinikmati dagingnya." Maka Abu Burdah bin Niyar berdiri 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih sebelum aku keluar untuk shalat, 
dan aku mengetahui bahwa hari ini adalah hari makan dan minum, aku lalu menyegerakan 
penyembelihannya, kemudian aku berikan kepada keluarga dan para tetanggaku." Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Itu hanyalah kambing yang dinikmati 
dagingnya." Abu Burdah bertanya lagi, "Namun aku masih memiliki anak kambing yang lebih 
baik dari kambing yang telah aku sembelih itu. Apakah dibenarkan kalau aku 
menyembelihnya?" Beliau menjawab: "Ya. Akan tetapi tidak boleh untuk seorangpun setelah 
kamu." 


NAS EN SE AE Sa SAS‏ بنَمَالِكِكَالَإِنَرَسُولَالَمَصَلَاللَهُ 


sale‏ سكم صل USA AN JA a ASIA ÊNGG‏ ل ار 


Sie AN SESI بم ققَر‎ NU) AAS SE ae قال يار سول‎ 


A g z 4 - NB BED , 9 
SM ے١ ۶ے وا2 کر‎ a o AEA 


931. Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar dari Hammad bin Zaid dari Ayyub 
dari Muhammad bahwa Anas bin Malik berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat hari Raya kurban kemudian menyampaikan khutbah, beliau katakan: 
"Barangsiapa menyembelih hewan sebelum shalat, maka dia harus menyembelih ulang." 
Lalu berdirilah seorang laki-laki Anshar seraya berkata, "Wahai Rasulullah, para tetanggaku!" 
Orang itu entah berkata, "Mereka sangat membutuhkan." atau "Mereka orang-orang miskin. 
Dan aku telah menyembelih kurban sebelum shalat. Namun aku masih punya anak kambing 
yang lebih aku cintai dari pada kambing yang telah aku sembelih?" Maka beliau pun 
memberikan keringanan untuk orang itu." 


AN AEN SAN ATE A ENAA 
lab EK A A Saski a Na طب دح قال‎ 


932. Telah menceritakan kepada kami Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Aswad dari Jundub berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 
shalat Hari Raya kurban lalu menyampaikan khutbah, beliau katakan: "Barangsiapa 
menyembelih hewan sebelum shalat maka dia harus menyembelih hewan kurban lain 
sebagai penggantinya. Dan siapa yang belum menyembelihnya maka sembelihlah atas nama 
Allah." 


Bab: Melewati Jalan Yang Berbeda Antara Berangkat dan Kembali dari Shalat Hari 
Raa 


4216 - 4 


Pa dat TON AA نأا‎ Ar ا 2< هو اد ىسلام‎ 


2 


ar Jo LAN NGGEN a PE JS‏ سا GI‏ 505 مُعِيدٍ 


N 


LAN 


A 0‏ 
AN‏ ا an AS‏ ام يام باس قدو و ا اد > وس 2 fis‏ 


7 
2 4 4 7 PN D 
D 


933. Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Salam- berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Abu Tumailah Yahya bin Wadlih dari Fulaih bin Sulaiman dari 
Sa'id bin Al Harits dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat 'led, beliau mengambil jalan yang berbeda (antara 
berangkat dan kembali)." Hadits ini dikuatkan oleh Yunus bin Muhammad dari Fulaih. Dan 
Muhammad bin Ash Shalt berkata dari Fulaih dari Sa'id dari Abu Hurairah. Dan hadits Jabir 
lebih shahih. 


Bab: Apabila Seseorang Tertinggal Shalat Hari Raya, Maka Hendaklah Dia Shalat 
Dua Raka'at. Begitu Juga Bagi Para Wanita dan Orang-orang Yang berada di Rumah 
dan Yang Tinggal Jauh di Dusun. 


w 


PENG SN ES SS 
3 ENAK Se sa A 
50007 têka sad Jo LAN SG KEB pa 


ALAN GLEN AANG LANAG 5 aa RTA AA‏ سدم 


و 


aa sai MAN هيبو ىف المَسج د قر جره عم‎ ANAE Bagas 


934. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari "Aisyah, bahwa Abu Bakar? 
radliallahu 'anhu pernah masuk menemuinya pada hari-hari saat di Mina (Tasyrig). Saat itu 
ada dua budak yang sedang bermain rebana, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menutupi wajahnya dengan kain. Kemudian Abu Bakar melarang dan menghardik kedua 
sahaya itu, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melepas kain yang menutupi wajahnya 
seraya bersabda: "Biarkanlah wahai Abu Bakar. Karena ini adalah Hari Raya 'led." Hari-hari 
itu adalah hari-hari Mina (Tasyrig)." 'Aisyah berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menutupi aku dengan (badannya) sedangkan aku menyaksikan budak-budak 
Habasyah yang sedang bermain di dalam masjid. Tiba-tiba 'Umar menghentikan mereka, 
maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Biarkanlah mereka dengan jaminan 
Bani Arfidah, yaitu keamanan." 


Bab: Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Hari Raya 


29 


Ab KE سَعِيدَ‎ ARE Hot AS iia AAN ANA IN ARA 
وَلَابَعَدَهَاوَمَعَهُ‎ A 5 pad jail EA 5 LE IS AN ate 


Ii 


935. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku 'Adi bin Tsabit berkata, aku mendengar 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada Hari 
Raya 'ledul Fitri, beliau melaksanakan shalat dua rakaat, tanpa melaksanakan shalat baik 
sebelum atau sesudahnya. Dan saat itu beliau bersama Bilal? radliallahu 'anhu." 


Bab: Tentang Shalat Witir 
A 4 at. واه‎ 2 - » 5 HA RT bei (212 5 ر کےا رر‎ 
JNE A jana برَحَامَالِكُء‎ ANNA بني‎ Wars Esia 
َه أ‎ A Tg 212 BA ANG 56 ا ا وحن‎ KANA P 

Sa EA YNA AE ua KI Ia ل الله‎ se 
7 سكع هم‎ ZA ARA aa Peni ai TN 
K tálg pelita sit iaiki cant 


Pa 


A 


سَلْمْبَينَ NG Neng‏ كتين ف الو در حى akn A‏ حَاجته 


936. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dan 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu "Umar, bahwa ada seseorang 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang shalat malam. Maka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. 
Jika salah seorang dari kalian khawatir akan masuk waktu shubuh, hendaklah ia shalat satu 
rakaat sebagai witir (penutup) bagi shalat yang telah dilaksanakan sebelumnya." Dan dari 
Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar memberi salam di antara satu rakaat dan dua rakaat witir 
hingga dia menuntaskan sebagian keperluannya." 


A < 


ر ر و و ورو ع ور 2 e‏ ودام لال و و ا 2 s4‏ 

AE NET بن عمال ك بن اس عن مَخَرَمَهُ بّنَسْلَيَمَانَعَنَ کر‎ ANAKE WS 
ZAH 2 iA PPE 7| e A و‎ 2.1 Pras paca 223? A wi 
AN AN ASEAN Gay agi EN قري‎ a SA 


fek 220 22 YA oo a2 > STN Ec 
1 FEE AN anna او قريبًام مِنَهُكَاسَتَيْقَطَ‎ JAN نتصّف‎ SA bakat 29 


2,4 
rG a 


ALS Sang Li Sala ale Ia) عَشْرَآَيَاتِمِنَآلِعِمْرَانَعَكَامَرَسُو‎ 
ASA 


Pa Ga daa BIS Pai AENA Ka فصنعت‎ NGT GA Es ge 


A 


PEREA Zi an P3 Past Pa كعكق غ2 مکی غ2‎ sda 
KAN base PPn Sah SEA 


BLAS 1 


937. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik bin Anas dari 
Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib bahwa Ibnu 'Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa 
dia pernah bermalam di rumah Maimunah, bibinya dari pihak ibu. la mengatakan, "Aku tidur 
pada sisi tikar sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan isterinya berbaring pada 
bagian tengahnya. Beliau tidur hingga pertengahan malam atau kurang sedikit, kemudian 
beliau bangun dan mengusap sisa tidur pada wajahnya, membaca sepuluh ayat dari surah Ali 
"Imran. Kemudian beliau berdiri mengambil geriba berisi air yang digantung, beliau berwudlu 
dengan wudlu yang sempurna lalu mendirikan shalat. Aku kemudian mengerjakan seperti 
apa yang beliau kerjakan, aku lantas berdiri disampingnya. Beliau kemudian meletakkan 
tangan kanannya di atas kepalaku, meraih telingaku dan menariknya (menggeser). Kemudian 
beliau shalat dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu 
dua rakaat, lalu shalat witir. Kemudian Beliau berbaring hingga seorang mu'adzin 
mendatanginya, kemudian beliau melaksanakan shalat dua rakaat lalu keluar melaksanakan 
shalat subuh." 


aga PA NGA Tua A SANA AGAN SA 
ALA gái UN AAN 5 PSS ES PASANG, ia Sia 
Setan SN PIA se SE 


938. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Al Harits 
bahwa 'Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan kepadanya dari Bapaknya dari 'Abdullah 
bin 'Umar berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Shalat malam dua rakaat 
dua rakaat, jika kamu hendak mengakhirinya, maka shalatlah satu rakaat sebagai penutup 
dari shalatmu sebelumnya." Al Qasim berkata, "Semenjak kami ketahui, kami melihat orang- 
orang mengerjakan witir dengan tiga rakaat. Sesungguhnya urusan ini adalah kelonggaran 
yang aku berharap bukan menjadi perkara yang salah." 


LA 4 
HAMA 29 


A ا ا‎ FE TALI بو‎ SSS 


o آي‎ 


SA AO BJ naa NS an كا لصو‎ aa AN 


A و‎ Nu ر ر کک‎ TA Ntah 55 PM WI A 
a CINA | pa a 
4 رم رور بير‎ a PEG e و‎ 1 = o 
MAN IK sêdya Mati يَضْطْجِمْعَلَ‎ 
939. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Urwah bahwa 'Aisyah 
mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat 
sebelas rakaat, begitulah cara beliau shalat -yakni shalat tahajjut-. Dalam shalat tersebut 


beliau sujud seperti lamanya kalian membaca sekitar lima puluh ayat sebelum mengangkat 
kepalanya. Dan beliau mengerjakan shalat dua rakaat sebelum melaksanakan shalat subuh. 


Kemudian beliau berbaring pada sebelah tubuh sebelah kanan hingga datang mu'adzin 
(membangunkan) untuk shalat." 


Bab: Waktu-waktu Pelaksanaan Shalat Witir 


29 


SAN FA NÈNG بسي‎ IN SA NG PIN SAS NAN PSA 

JÊNG kn سكم‎ sale Ye LAN NGA Akan Ia الى‎ 
Pu “LG „2t NGGE, KAT 2 

AE rin GI KI INA Kal كأنَّالا‎ gelas) DARK N bat 5446 تیو وتر بر‎ Ke Sa 


940. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Sirin berkata, Aku 
bertanya kepada Ibnu 'Umar, "Apakah shalat dua rakaat sebelum shalat Fajar bacaannya 
dipanjangkan?" Maka dia menjawab, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat 
malam dua rakaat dua rakaat lalu witir dengan satu rakaat, dan beliau mengerjakan shalat 
dua rakaat sebelum melaksanakan shalat Fajar, seakan adzan ada di sisi telinganya." 
Hammad berkata, "Maksudnya beliau melaksanakan dua rakaat tersebut dengan cepat." 


LA 


E KANG NE‏ رجن ja‏ حفص قال PENA ESA‏ 9 شقَالَ حَدَدْنِي مُسَلِم عَنَ مَسَرُوقٍعَنْ 
SAI, PET ENN RE ENOTA É‏ 


941. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh berkata, telah menceritakan kepada 
kami Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, telah 
menceritakan kepadaku Muslim dari Masyruq dari 'Aisyah ia berkata, "Sepanjang malam 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat witir dan berhenti pada waktu 
sahur." 


3 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam Senantiasa Membangunkan Keluarga Beliau 
Untuk Melaksanakan Shalat Witir 


BILA Letjen sa SA An SAS NG ES SAS IE SS 


Sen bil وتر‎ NGA BIA ARSA a عَلَيْهِوَسَلّم‎ 


942. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam berkata, telah menceritakan 
kepadaku Bapakku dari 'Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdiri 
shalat malam sedangkan aku berbaring membentang di atas tikarnya. Apabila akan 
melaksanakan shalat witir, beliau membangunkan aku hingga aku pun mengerjakan shalat 
witir." 


Bab: Menjadikan Penutup Shalat Malam Dengan Shalat Witir 


r 


AN رضي‎ gan SANE اق عَن‎ i a HS BAE ERA ASS 
4 0 2 F a EN TANI و ر‎ a Ns 247227 
قال اجُمَلوا آ خر صلاتڪم بالليل و ترا‎ A صل‎ LS 


943. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jadikanlah akhir shalat malam 
dengan ganjil (witir)." 


Bab: Malaksanakan Shalat Witir di atas Binatang Tunggangan 


0 2 - ا 8 2 18 را وء ر ص 2 مر ه‎ 22? PEA 

AAA asana, P je 000‏ بّنِعَبَدِاللَِبْنِ عْمَرَ بن 

ca Â A DPE 4 5 2 » قا‎ IWAN 
ura بَنِعْمَرَ بطر‎ -o Ja تارا‎ 


z 


MA AN AG KN KE Ia SES e‏ ال 


ed ام‎ 


Pemain Kab Pa : Sian Sena تَفَقَالَعَبَدَ‎ 3 GL 
گان بورع الْبَعيرِ‎ ala sale ISI sŠ% 


944. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Abu Bakar bin "Umar bin 'Abdurrahman bin "Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab dari 
Sa'd bin Yasar bahwa dia berkata, "Aku bersama 'Abdullah bin 'Umar pernah berjalan di 
jalanan kota Makkah. Sa'id berkata, "Ketika aku khawatir akan (masuknya waktu) Shubuh, 
maka aku pun singgah dan melaksanakan shalat witir. Kemudian aku menyusulnya, maka 
Abdullah bin Umar pun bertanya, "Dari mana saja kamu?" Aku menjawab, "Tadi aku 
khawatir akan (masuknya waktu) Shubuh, maka aku singgah dan melaksanakan shalat witir." 
'Abdullah bin "Umar berkata, "Bukankah kamu telah memiliki suri tauladan yang baik pada 
diri Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam?" Aku menjawab, "Ya. Demi Allah." Abdullah bin 
Umar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah shalat witir di 
atas untanya." 


Bab: Shalat Witir Saat Bepergian 


[4 


PSI‏ س EA GG ENG 3 PSS NG MEN‏ قال Je ANG‏ ال 
عَلَيَهوَسَلَّم KANG kah‏ عَلَ رَاحِكَتِهِحَيَتُكَوَجَهَتٌ به بُو SANJANG YNA a‏ 

| 7 {z م‎ Az 

aloh S3 23 

945. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 


kami Juwairiyyah bin Asma' dari Nafi' dari Ibnu "Umar berkata, "Jika Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam perjalanan, maka beliau mengerjakan shalat di atas tunggangannya kemana 


saja hewan itu menghadap, beliau mengerjakannya dengan isyarat, kecuali shalat fardlu. Dan 
beliau juga mengerjakan shalat witir di atas kendaraannya." 


Bab: Membaca Do'a Ounut Sebelum atau Sesudah Ruku' 


SANG SAN II PUN دع نايو ب‎ PISA JGA 21653 > 


r 


Wang SUN der الو کو‎ SES 5 : SE AN aka a del 
946. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin berkata, " Anas bin Malik pernah 
ditanya, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan qunut dalam shalat Shubuh?" 
Dia berkata, "Ya." Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah beliau melakukannya sebelum rukuk?" 
Dia menjawab, "Terkadang setelah rukuk." 


دام دد قال کد AIA ea‏ را ك FA Mg aé‏ 


2A A 


NGANG ANE SIA SIT nd KANGGEN LK SI‏ بَعَدَ 
الك كو IN ag KPA sala gal xisi EN Baban‏ 


AI 


JAE AB SS PAN an BE َسَبَعِينَرَ‎ ABIS 
aé Na ka para Nan pssi dana KENA 


947. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid bin Ziyad berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ashim berkata, "Aku 
pernah bertanya Anas bin Malik tentang qunut." Maka dia menjawab, "Qunut itu benar 
adanya." Aku bertanya lagi, "Apakah pelaksanaannya sebelum atau sesudah rukuk?" Dia 
menjawab, "Sebelum rukuk.” Ashim berkata, "Ada orang yang mengabarkan kepadaku 
bahwa engkau mengatakan bahwa pelaksanaannya setelah rukuk?" Anas bin Malik 
menjawab, "Orang itu dusta. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
melaksanakannya setelah rukuk selama satu bulan. Hal itu Beliau lakukan karena Beliau 
pernah mengutus sekelompok orang (ahli Al Our'an) yang berjumlah sekitar tujuh puluh 
orang kepada Kaum Musyrikin selain mereka. Saat itu antara Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam dan kaum musyrikin ada perjanjian. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan doa gunut selama satu bulan untuk berdoa atas mereka (karena 
telah membunuh para utusannya)." 


A A LLANE 2 و‎ {2 Eaua a 50 ph 1412 QZ Es AA ر ر ر دو‎ 

حَدَثَمَا مدب يودس قال حد تارا دة عن AAN‏ عَن ا ANE ng‏ بن مَالِكِ قال IE‏ 
P‏ 

Ss 2 {z AOPA TA TAK ص‎ 

5 يَدَعو عَلى رِعَلٍوَذ‎ Ganda nane Je 


948. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada 
kami Za'idah dari At Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas bin Malik ia berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah melaksanakan gunut selama satu bulan untuk mendo'akan 
(kebinasaan) atas suku Ri'la dan Dzakwan." 


ve 
Z 7 15 A 23 


GO NS قِلَابَةَعَنَ أس بن مالك قال‎ NE SAS قال‎ Jana مُسَدَدُقَالَحَدَْمَا‎ SAS 
AAA 


949. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik 
berkata, "Qunut itu dilakukan pada shalat Maghrib dan Shubuh." 


Bab: Tentang Shalat Istisqa' dan Keluarnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam untuk 
Shalat Istisqa' 


AKA PA PE KAP‏ 2ل وم وده Z AANE Aa A C A a ET -, A a‏ 5 و 
La 2‏ 


g 5‏ 
na -‏ ]و اد ار ANG GZL makar‏ 
صل Gam SA‏ سَلمسَدْسَقِي و حول ر دَاءَه 


950. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Abdullah bin Abu Bakar dari 'Abbad bin Tamim dari Pamannya ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar melaksanakan shalat istisqa' dengan membalik 
selendangnya." 


Bab: Do'a Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam: "Ya Allah, Timpakanlah Kepada Mereka 
Paceklik Sebagaimana Pernah Menimpa Kaum Nabi Yusuf AS..." 


A 


AG ary 7 0 ب٤ ور‎ A و‎ - WANG A jadi" 0 - La DLA 2 کے ور ر کے وق‎ 259, 
أبيهرَيرَة أن التب صل الله‎ e معنا ي ال تاد عن الا‎ Has ae man قتيبة حَدَتْمَا‎ SS 
o AL La A DE Ts AT و‎ ANNA ABA 2 KEL ANA 33 s2 
بِيعَة الله أن سَلْمَهُ‎ o a ju ka pané 
<F 12 MAL AMA ANI aa DE ANA i An 


AIA SS SAE GENG asa EN صل‎ ASI گني يو سف و‎ Ca LAI 
0 Lamp £ WA < Pa Tar PIPA 
AN GAS ai 6 سالَمَها اهال ابا‎ 


951. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Mughirah 
bin 'Abdurrahman dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa jika Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk yang akhir, beliau membaca: 
"ALLAHUMMA ANJI AYYASY IBNA ABII RABI'AH ALLAHUMMA ANJI SALAMAH IBNA HISYAM 
ALLAHUMMA ANJIL WALIDA IBNAL WALIID ALLAHUMMA ANJIL MUSTADL'AFIINA MINAL 
MU`MINIINA ALLAHUMMASDUD WATH`ATAKA 'ALAA MUDLAR ALLHUMMALHAA SINIINA 
YUSUF (Ya Allah selamatkanlah 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah, Ya Allah selamatkanlah Salamah bin 
Hisyam, Ya Allah selamatkanlah Al Walib bin Al Walid, Ya Allah selamatkanlah orang-orang 
yang lemah dari orang-orang beriman. Ya Allah keraskanlah sikaan-Mu atas suKu Mudlar dan 
timpakanlah kepada mereka musim paceklik sebagaimana terjadi di zaman Yusuf)." Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam juga berdoa: "Suku Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka. 
Suku Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka." Ibnu Abu Az Zinad menyebutkan dari 
Bapaknya, "Semua ini dilakukan pada shalat Shubuh." 


Kao ES NG WA PESAN GE paha PSS Ng بن‎ 5 AGAL SN 5 
Saba pa A AN إدَبَارَاكَالَ‎ GEN يِوَسَلَّملَمَارَأَى مِنَ‎ : IS ANISA عبد‎ 
SMAN PIN kat pa EA 33 5 EN IA حَتَى‎ Sa شه ڪت‎ PAS 


A 


MA 566) a Niha KENDNG SENA ISA An Para 
pa at ANE ٳ ار کقٽ يوم‎ JATENG اا‎ la 
TA KAA (3 PETA SANA NAK 353 عادو‎ 
NT ANN AAA 5 


952. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Adl Dluha dari Masyrug berkata, "Kami pernah 
bersama 'Abdullah ketika dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika 
melihat orang-orang berpaling (dari Islam): "Ya Allah, timpakanlah kepada mereka masa 
paceklik tujuh tahun seperti kejadian zaman Yusuf." Maka terjadilah masa paceklik tersebut 
dimana tidak ada tunbuhan-tunbuhan yang tumbuh sehingga mereka memakan kulit, 
bangkai dan barang-barang busuk. Kemudian ada seorang dari mereka yang memandang ke 
langit melihat awan lantaran lapar. Lalu Abu Sufyan menemui beliau seraya berkata, "Ya 
Muhammad, kamu adalah orang yang memerintahkan untuk taat kepada Allah dan 
menyambung silaturrahim, kaummu telah binasa, maka mintalah kepada Allah untuk 
mereka." Allah lalu berfirman: '(Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang 
nyata) hingga firman-Nya: "(Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (Ingatlah) hari 
(ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami 
adalah pemberi balasan) ' (As. Ad Dukhaan: 10-16). Siksaan (hantaman yang keras) adalah 
saat mereka terbunuh dalam perang Badar. Dan saat awan gelap sudah berlalu." 


Bab: Permintaan Orang-orang Kepada Imam Untuk Melaksanakan Shalat Istisga' 
untuk Memohon Turunnya Hujan Ketika Musim Kemarau 


Na AE JENIS BNN RK NAS فيم قال‎ PU SAS JUPE 3 AL USA 


LA 
ah 


, Tn Aan Sen A 
iae AR KAN AN a IE 


PA sd Aur GAN Sa ع‎ e BASIS PA IG ِلْأَرَامِِوَ‎ 


04 A A r < IM 
231 


2 21244 ار 2% 2 rela‏ 4 = 7 4 جهه 
PA Ti AI Sean ani PENTAS pala AN YA‏ 
Ar s?‏ 0 رة ?= - TG‏ 

Jal 5 Wasan AJ‏ وهو 1338 ي طالب 


953. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin 'Abdullah 
bin Dinar dari Bapaknya berkata, "Aku mendengar Ibnu 'Umar menirukan sya'irnya Abu 
Thalib, "#Wajahnya yang putih mengharap turunnya awan (hujan), #sumber kehidupan 


anak-anak yatim dan pelindung para janda." Dan Umar bin Hamzah berkata, telah 
menceritakan kepada kami Salim dari Bapaknya, barangkali aku sebutkan kepadanya 
perkataan syair -sementara aku lihat wajah Nabi shallallahu "alaihi wasallam meminta 
turunnya hujan. Maka beliau belum selesai, setiap aliran air telah penuh dengan air- 
Wajahnya yang putih mengharap turunnya awan (hujan), #sumber kehidupan anak-anak 
yatim dan pelindung para janda." Itulah perkataan Abu Thalib. 


LA 


KI Par SE يداه الاَنصار يقال‎ KE A KN AYE an BNN 


GE Se Kooos sa 


A 0 SEN قيا و‎ Su Man EEGA 5 Í e Zoaz Al 


zá PANUT MIEREA 
954. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshari berkata, telah menceritakan kepadaku 
bapakku 'Abdullah bin Al Mutsanna dari Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas dari Anas bin 
Malik bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu ketika kaum muslimin tertimpa 
musibah, ia meminta hujan dengan berwasilah kepada 'Abbas bin 'Abdul Muththalib seraya 
berdo'a, "Ya Allah, kami meminta hujan kepada-Mu dengan perantaraan Nabi kami, 
kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang kami memohon kepada- 
Mu dengan perantaraan paman Nabi kami,, maka turunkanlah hujan untuk kami." Anas 
berkata, "Mereka pun kemudian mendapatkan hujan." 


Bab: Merubah Posisi Selendang Ketika Berdo'a Dalam Shalat Istisqa' 


LA 


SE Sali NAN Basah Ng SAT p A ه2‎ a a 


AE الدع‎ LA Ye AN ag Sea 


955. Telah menceritakan kepada kami Ishaq berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb 
bin Jarir berkata, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Abu Bakar 
dari 'Abbad bin Tamim dari 'Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah berdoa meminta hujan dengan membalik selendangnya." 


IM 


LAN SA pss 0 Ga ASI عبد اله قال‎ Be 1 


akai jan ى‎ e PAAA SAN Nias 
Ar لهو صاب ادان و‎ KELAS Ae ر‎ je AS) LS 
Mey atas 2 ALASAN 

956. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 


kami Sufyan dari 'Abdullah bin Abu Bakr bahwa dia mendengar 'Abbad bin Tamim 
menceritakan kepada bapaknya dari pamannya 'Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam pernah keluar menuju tempat shalat kemudian melaksanakan shalat istisga' 
(meminta hujan). Beliau menghadap kiblat dan membalik posisi selendangnya, lalu 
melaksanakan shalat dua rakaat." Abu 'Abdullah berkata, "Ibnu 'Uyainah berkata, "Dia 
adalah seorang mu'adzin tetapi dia ragu, karena orang ini “Abdullah bin Zaid bin 'Ashim Al 
mazini- adalah Mazin Al Anshar." 


Bab: Pelaksanaan Shalat Istisga' di Masjid Jami' 


[A 2 7 4 


كي عل كه جك و سم كو بم در AS 7 KANG‏ ا DAR 2 5 eaa‏ 
SAS‏ محمد قال أ خبرنا أ بو SS ga?‏ بن عياض قال ANE ik AS‏ نمر a‏ 


KG‏ 2 ماد م و ر padi ? 21 eNi,‏ و aA Lo. ” ANG‏ بور 
ISI‏ 56155 جلا كَل يَوَْمَالْجْمَعَةَمِنَبَاب AAN Je ANU gang 3 KAN 9S‏ 


g xXx. 3 Map NGO يور مه‎ 7 A PA D 
اللَمَعَلَيّهِوَسَلَمَ قَايِمافَقَالَيَارَسُولَالَهمَلَكتٌ‎ ag un Se 


“ 


DB اس اي‎ D? g “ابر 7 7 هورم‎ EPA ع ام‎ & KA PA و عاض‎ P4 
2 NILAI IA ALAN Je NG gan PTE ع اله‎ SN 


2,4, کر ر‎ f- l 22 - G . Aa GN ا ل احم‎ PA PAN ees 
ARA اقتا الله اسقتا الله اقتا قال اذش وَلَاوَاللْهِمَائْرَىني السَّمَاءِمِنَسَحَابٍ وَلَاقرَعَة‎ 


Pr 


< م‎ a 4 
Ag 2 a A Par Z SA و سم‎ 2 11١ > NG دو هه رر ر 925 دلحدا‎ 
MEN SUS لالس‎ Sa a لا دار قال‎ esia 2 بَيَسَنَاوَ بين‎ 


Z 


{z A Z >f 24 LN MS 2 1 SA fat FaR‏ وة BANGAH ° WAT‏ إن 
Ka NG 2 8 Z ag 4 GA‏ ور كوب A GA AN LING‏ 

رر A‏ | الله عله و ب قاد يخ WE LD ET‏ قاسًافقا راشي | الام ١‏ 
وَرَسو ag‏ الله عليەوسلم قايم د Jl La Wahai daa‏ يار J‏ الله ھلڪ ت الا مّوَال 
A -‏ 


A g ra 4 5 4 PPA PP? 2 A AAA » A2 
Jagg gla SAKA a un قاد عا‎ CA AAA 


P 


A 
| 


ra 
E 


3 
IE PAN ةو‎ 35 GAN جام و‎ II SJ الال گام و‎ ENI حو‎ 
MA A A Garz 2 8 2A 2% $ 271753 > چ ل‎ ANG ang 
VIKIS AJEN ANu أذ‎ EN SA ja NGANG a EA 


ra 


957. Telah menceritakan kepada kami Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada saya 
Abu Dlamrah Anas bin 'Iyadl berkata, telah menceritakan kepada kami Syarik bin 'Abdullah 
bin Abu Namir bahwa dia mendengar Anas bin Malik menceritakan, bahwa ada seorang laki- 
laki masuk ke dalam Masjid pada hari Jum'at dari pintu yang berhadapan dengan mimbar, 
sedangkan saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. 
Orang itu kemudian menghadap ke arah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serata 
berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah habis dan jalan-jalan terputus. Maka mintalah 
kepada Allah agar menurunkan hujan buat kami!" Anas berkata, "Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa: "Ya Allah berilah 
kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan." Anas melanjutkan 
kisahnya, "Demi Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikitpun awan baik yang tebal 
maupun yang tipis. Juga tidak ada antara tempat kami dan bukit itu rumah atau bangunan 
satupun. Tiba-tiba dari bukit itu tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah 
membumbung sampai ke tengah langit, awan itupun menyebar dan hujan pun turun." Anas 
melanjutkan, "Demi Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama enam hari. 


Kemudian pada Jum'at berikutnya, orang itu masuk kembali dari pintu yang sama dan 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sedang berdiri menyampaikan khutbahnya. Kemudian 
orang itu menghadap beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa 
dan jalan-jalanpun terputus. Maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan!" Anas 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas mengangkat kedua tangannya seraya 
berdoa: "Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami. Ya 
Allah turunkanlah di atas bukit-bukit, gunung-gunung, bendungan air (danau), dataran tinggi, 
jurang-jurang yang dalam serta pada tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Anas berkata, 
"Maka hujan berhenti. Kami lalu keluar berjalan-jalan di bawah sinar matahari." Syarik 
berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin Malik, 'Apakah laki-laki itu adalah laki-laki yang 
pertama? ' Anas menjawab, 'Aku tak tahu'." 


Bab: Berdo'a Memohon Turunnya Hujan Dalam Khuthbah Jum'at Tanpa 
Menghadap Ke Arah Oiblat 


PARAH Jen PA NG‏ وئ انی بر مالكو لاحل 
D 7 ia 25 WA‏ ر A 86 rA‏ 
SG Re‏ وَرَسَول A? SENA‏ عليه 5 dhs hló a‏ 


ra 


cela Pe TR ATM D ga Pars ajas AI JAN 
PAN EA TAN AE TRI Aan AA AB P AA 


E siya da وااو‎ 5N nantinya AKAN eT 


ANGKA 


kp a Samak BU ya PN GAN قال فط ور‎ 


EREE AT NANG Jen َل‎ ABG ag 


Ld 


SL YAN ga NE IKA JAE 
لک گام‎ DER, CÍ; FUNE hasis Sela ja A الله‎ Je NI É 


A AY 4 OH‏ و 


éL a j 4 نمشى في الث‎ Pela وَبُطُونِالَدَوَدِيَدَوَمَتَابِتِالشَّجَ‎ ABI 
NG gp! 4 A 0 KK 1 
SINGING A Mela سال اس‎ 


958. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Syarik dari Anas bin Malik bahwa ada seorang memasuki 
masjid pada hari Jum'at dari pintu yang menghadap Darul Oadla' (rumah 'Umar bin Al 
Khaththab). Saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang berdiri menyampaikan 
khutbah, orang itu lalu berdiri menghadap Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, 
harta benda telah habis dan jalan-jalan terputus. Maka mintalah kepada Allah agar 
menurunkan hujan buat kami!" Anas bin Malik berkata, "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa: "Ya Allah berilah kami hujan, Ya 
Allah berilah kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan." Anas bin Malik melanjutkan, "Demi 
Allah, sebelum itu kami tidak melihat sedikitpun awan baik yang tebal maupun yang tipis. 


Juga tidak ada antara tempat kami dan bukit itu rumah atau bangunan satupun. Tiba-tiba 
dari bukit itu tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika sudah membumbung sampai ke 
tengah langit, awan itupun menyebar lalu turunlah hujan." Anas bin Malik berkata, "Demi 
Allah, sungguh kami tidak melihat matahari selama enam hari. Kemudian pada Jum'at 
berikutnya, ada seorang laki-laki masuk kembali dari pintu yang sama sementara Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam sedang beridiri menyampaikan khutbahnya. Orang itu lalu berdiri 
menghadap beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan- 
jalan pun terputus. Maka mintalah kepada Allah agar menahan hujan dari kami!" Maka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pun mengangkat kedua tangannya seraya berdoa: "Ya 
Allah turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami. Ya Allah 
turunkanlah di atas bukit-bukit, dataran tinggi, jurang-jurang yang dalam serta pada tempat- 
tempat tumbuhnya pepohonan." Anas bin Malik berkata, "Maka hujan pun berhenti. Lalu 
kami keluar berjalan-jalan di bawah sinar matahari." Syarik berkata, "Aku bertanya kepada 
Anas bin Malik, 'Apakah laki-laki tadi juga laki-laki yang pertama? ' Dia menjawab, 'Aku tak 
tahu'." 


Bab: Berdo'a Memohon Turunnya Hujan di atas Mimbar 


W 


7 REAN AVOA Ena ja Ng Gg Era 


r 


Pa Sala Nha ANE AG A مل قال يار‎ BASA 33 gas وشا‎ 


Ar A, 


SERA E AEEA AEE 


CASC sa AN a aE Je NG رسو‎ NGGE عاف أن يضر‎ NANG 2 JUS 
KAN LSN baie يفطم مياو‎ NA NEH GAE 


959. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi 
beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, hujan sudah lama tidak turun, berdo'alah kepada 
Allah agar menurunkan hujan buat kita." Maka beliau pun berdoa hingga hujan pun turun, 
dan hampir-hampir kami tidak bisa pulang ke rumah kami. Dan hujan terus turun hingga hari 
Jum'at berikutnya." Anas bin Malik berkata, "Laki-laki itu atau lelaki lain berdiri lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah agar hujan segera dialihkan dari kami." Maka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami 
saja dan jangan membahyakan kami." Anas bin Malik berkata, "Sungguh aku melihat awan 
berpencar ke kanan dan kiri, lalu hujan turun namun tidak menghujani penduduk Madinah." 


Bab: Orang Yang Berpendapat Cukup Dengan Shalat Jum'at Dalam Memohon 
Turunnya Hujan 


AI جاء‎ NGAM AE BL eh, Pe D ta 


Z 


riiit MANA UAN BEN NE LAKI ڪيه و سم‎ 


2 


ال ووم . 


A 
Murai 3G اشي‎ PA AN GM BAK PISA 
e 7 


PAN i EK Tuk‏ 2 2265 5 ع واا مه 
Ea SN gkah ISN AN ga‏ الشجر Kena‏ 
A 2‏ 

ca 


960. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Syarik bin 
'Abdullah dari Anas bin Malik berkata, "Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata, "Harta benda telah rusak dan jalan-jalan terputus, 
maka mintalah kepada Allah agar menurunkan air hujan." Maka beliau pun berdo' hingga 
turun hujan kepada kami dari hari Jum'at ke Jum'at berikutnya. Laki-laki itu kemudian datang 
lagi seraya berkata, "Rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus dan harta benda rusak. 
Maka berdo'alah kepada Allah agar menahan hujan." Beliau kemudian berdiri dan berdoa: 
"Ya Allah turunkanlah di atas bukit-bukit, dataran tinggi, jurang-jurang yang dalam serta 
pada tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Maka awan pun menjauh dari Madinah 
seperti kain." 


Bab: Do'a Yang Dibaca ketika Jalan-Jalan Terhalang Karena Banjir Akibat Hujan Yang 
Terus Menerus 


ر 20 2 رهم 5 - 3 Paud Sp - 4% A‏ 4 
Ine Was‏ قال حدثنی مالك عن شر یك بن عبد الله ہنا ی تمر IE‏ مَالِكِقَالَجَاءَرَجَل 


I 22 5 و‎ a a سم‎ Gi are F هورم‎ 7 4 7 
Ag ELSA SEN ELANG قال يا رسو‎ ha LAN EA AI 


1 TN 4 200 Zu EP A TG A 0 Pra 
MEA ASIA RR امن‎ sal LE ISA َدَعَاوَسُو‎ 
1 0 AK رم حَ ا‎ Sai Ta ر و‎ PE EAA رز‎ 
SBI ر سو‎ NG IE LA طعت السب ل و‎ PN TANI san5 GIS 


A 


1-4 A 2 Pa 
2 2 AN ATI 2 Ann SAN 2 بس‎ PA Pi AG جين‎ 21-34 
E Eb ga ka gaga No ر ءوس الجبَّالٍوَالآ كام و بطو‎ IE RU aa 
HAN Basa 


961. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Syarik bin 'Abdullah bin Abu Namir dari Anas bin Malik berkata, "Seorang laki-laki datang 
menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda 
telah rusak dan jalan-jalan terputus, maka berdo'alah kepada Allah." Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu berdoa hingga hujan pun turun kepada kami dari hari Jum'at ke Jum'at 
berikutnya. Kemudian datang lagi seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus 
dan harta benda rusak!" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun berdoa: "Ya Allah 
turunkanlah di puncak-puncak gunung, perbukitan, jurang-jurang yang dalam serta tempat- 
tempat tumbuhnya pepohonan." Maka awan itu pun menjauh dari Madinah seperti kain." 


Bab: Ada Sebagian Riwayat Yang Mengatakan Bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa 
salam Tidak Merubah Posisi Selendang Beliau Saat Memohon Turunnya Hujan Pada 
Khuthbah Shalat Jum'at 


a Ya aka NA EN LAN SS 


Z 


As? 


an Ma Pa Net BELA 


962. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Bisyr berkata, telah menceritakan kepada 
kami Mu'afa bin "Imran dari Al Auza'i dari Ishaq bin "Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin 
Malik, bahwa ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Harta 
benda telah binasa dan sanak keluarga sudah kesusahan!" Kemudian beliau berdoa kepada 
Allah meminta hujan." Namun Anas tidak menyebutkan bahwa beliau membalik selendang 
dan menghadap kiblat." 


Bab: Jika Masyarakat Meminta Kepada Imam Untuk Melakukan Shalat Istisga' 
Maka DiaTidak Boleh Menolak Permintaan Tersebut 


SA en MIG‏ بن عند ل أي تمر GA‏ مایا 
قال SANA‏ مول اشم Sal SELAI, BEN a put KIE‏ 


Papar MAINAN, Ehh á BE JAAN 
dah 2 PARANG Sa KAKAK SAMAN 
Kea sa a PAN Aha No i الْجبَالِوَال گام‎ y áb عَليْهوَسَلَّم اللمَحَلَ‎ 
SA AS 


963. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Syarik bin 'Abdullah bin Abu Namir dari Anas bin Malik bahwa dia 
berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu 
berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah rusak dan jalan-jalan terputus, maka 
berdo'alah kepada Allah!" Beliau lalu berdoa sehingga hujan pun turun kepada kami dari hari 
Jum'at ke Jum'at berikutnya. Kemudian datang lagi seseorang kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, rumah-rumah telah roboh, jalan-jalan terputus 
dan harta benda menjadi rusak!" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya 
Allah turunkanlah di puncak-puncak gunung, perbukitan, jurang-jurang yang dalam dan 
tempat-tempat tumbuhnya pepohonan." Maka awan menjauh dari Madinah seperti kain." 


Bab: Ketika Kaum Musyrikin Meminta Kaum Muslimin Saat Terjadi Kemarau (Untuk 
Melaksanakan Istisga') 


2 


ENY Aga KANE SEGA a Ya Sen د كيد‎ 


KAA HU GELANG SAE قال قبطتو اع اس اام‎ pisa 
Nan Paha KANG JSI WA aa AAN AS 331 la حى‎ 


2 KE AAN NAN كان‎ ESA و قوم كه کڪ و اقا‎ 
Bra AG A PERKASA au SKALA AK BIA BAN 


2 


GA gath ha na E WEB AE gati SA 
حولم‎ SAN ET PEKAN E NGAEN SEN ANIS LAA الاس‎ 


964. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan telah menceritakan 
kepada kami Manshur dan Al A'masy dari Abu Adl Dluha dari Masyruq berkata, "Aku pernah 
menemui Ibnu Mas'ud, lalu ia berkata, "Orang-orang Quraisy telah berpaling dari (menolak) 
Islam, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa agar mereka terkena adzab. Maka 
terjadilah masa paceklik dimana tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup sehingga 
mereka memakan kulit, bangkai dan barang-barang yang telah busuk. Kemudian datang Abu 
Sufyan kepada beliau seraya berkata, "Ya Muhammad, kamu telah datang untuk 
memerintahkan orang agar menyambung silaturrahim, sekarang kaummu telah binasa. 
Maka mintalah kepada Allah!" Beliau kemudian membaca ayat: '(Maka tunggulah hari ketika 
langit membawa kabut yang nyata) ' (Os. Adl Dlukhaan: 10). Namun kemudian mereka 
kembali kepada kekafiran mereka. Maka terjadilah seperti dalam firman-Nya: '(Ingatlah) hari 
(ketika) kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami 
adalah pemberi balasan) ' (Os. Adl Dlukhaan: 16). Yakni pada saat perang Badar." Abu 
'Abdullah berkata: Asbath menambahkan dari Manshur, "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berdoa hingga mereka mendapatkan air hujan, dan hujan tersebut menyelimuti 
mereka selama tujuh hari. Kemudian orang-orang mengeluh karena hujan yang lebat terus 
menerus. Beliau kemudian berdoa: "Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan 
jangan membahyakan kami." Maka awan pun menyingkir dari atas kepala beliau, lalu orang- 
orang mendapatkan air dari sekeliling mereka." 


Bab: Do'a Ketika Hujan Lebat Terus Menerus: "Ya Allah, Turunkanlah Di Sekitar 
Kami Saja dan Jangan Sampai Menimbulkan Bencana Kepada Kami..." 


NGABA JA AN AAA AA LA Near عن هبه‎ NA Kat ear cra 


r ah 


AA bean افقاو ايار‎ PS GN Ga 2+ خط‎ Anaké Pars 


Fe 


ag ریف السَّمَاءِ‎ PA کون و‎ AE EMNE Dena 


KRI PESAN, KN AN MN ES من سڪاب‎ 


i 


JANGAN صلل و يقل ما ا ا دمت اوت‎ MA 
21 > 1م214‎ 2 aan ر ر‎ nan na - -irg 222A 
AEAF SEN ANGE ma saie DIA ata Mia Ale 36 

Ia DA sanad) a A ها ولا مط‎ Ra 


965. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar telah menceritakan 
kepada kami Mu'tamir dari 'Ubaidullah dari Tsabit dari Anas bin Malik berkata, "Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jum'at, lalu orang-orang berdiri dan 
berseru, "Wahai Rasulullah, hujan sudah tidak turun hingga pepohonan memerah dan 
hewan-hewan banyak yang mati. Maka mintalah kepada Allah agar menurunkan hujan buat 
kami!" Beliau lalu berdoa: "Ya Allah, berilah kami air hujan." dua kali. Demi Allah, 
sebelumnya kami tidak melihat ada awan yang tipis sekalipun hingga muncul awan tebal, 
kemudian hujan pun turun. Setelah itu beliau turun dari mimbar dan melaksanakan shalat. 
Setelah selesai, hujan masih terus turun bahkan hingga Jum'at berikutnya. Maka ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berdiri menyampaikan khutbah, orang-orang kembali berseru 
kepada beliau: "Rumah-rumah telah hancur, jalan-jalan terputus, berdo'alah kepada Allah 
agar menahan hujan dari kami!" Nabi shallallahu "alaihi wasallam lalu tersenyum seraya 
berdoa: "Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami." 
Maka Madinah menjadi terang kembali dan hujan hanya turun di sekitarnya, bahkan tidak 
ada hujan setetespun di Madinah. Kemudian aku melihat langit Madinah, dan nampak hujan 
hanya turun disekitarnya." 


Bab: Berdo'a Dalam Istisga' Dilakukan Sambil Berdiri 


TA >‏ و ع ا ه NA‏ م ر و )ت وور PPAP MPU PK‏ )وو 
و قال لتا ابو نع عَنز هير Ale‏ ج عبد PAN‏ دالا نصا ريو حر SA Ang‏ 


ار پ وريد پئ ارقم رضي do kisa NN e AE‏ 


کا 


DELETE قم قال ابو إِسَحَاقَوََأَى عدا‎ A a a33 
Pase Ia 


966. Telah berbicara kepada kami Abu Nu'aim dari Zuhair dari Abu Ishaq, 'Abdullah bin Yazid 
Al Anshari keluar menuju lapangan bersama Al Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam? 
radliallahu 'anhum untuk melaksanakan shalat istisga' (minta hujan). 'Abdullah bin Yazid Al 
Anshari lalu berdiri di atas kedua kakinya dan tidak di atas mimbar. Dia lalu beristighfar dan 
melaksanakan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya, tanpa dengan adzan atau 
pun iqamah." Abu Ishaq berkata, "Abdullah bin Yazid Al Anshari pernah melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam (melaksanakan seperti itu)." 


ےر 
وو ILS LA‏ 


Da ass عبج‎ gê NA شيڪ‎ NENEK PA SAS 


9 Pd 


At ANA & 22 و‎ LG z 3 arl a? 22 s1245 7 - 3 و‎ 0 
لهم‎ Ain ee ea 21 AN APA SA Iga AN الله‎ Ie and A 
LAA حول‎ Pa PANAS 


967. Telah berbicara kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abbad bin Tamim bahwa 
Pamannya -salah seorang sahabat Nabi shallallahu "alaihi wasallam- mengabarkan 
kepadanya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar bersama manusia 
(melaksanakan shalat istisga') memintakan hujan untuk mereka. Beliau kemudian berdiri 
menghadap kiblat dan berdoa dalam keadaan berdiri sambil membalikkan kain 
selendangnya. Setelah itu mereka pun mendapatkan hujan." 


Bab: Mengeraskan Bacaan Surah Dalam Shalat Istisga' 


ELANG PI NE RN ي ي ڪَ‎ AN SAS عي‎ PASAL 
1 - . Late اس ار - رر‎ Ge ص‎ Ly... lU et ساسم اس و‎ 21 
SN IU ab AAS A a EE 


968. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dzi'b dari Az Zuhri dari 'Abbad bin Tamim dari Pamannya berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah keluar untuk melaksanakan shalat istisqa', beliau lalu berdoa dengan 
menghadap ke arah kiblat sambil membalikkan kain selendangnya. Kemudian beliau 
melaksanakan shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya pada kedua rakaat itu." 


Bab: Bagaimana Cara Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam Membalikkan Punggung 
Beliau Ke Arah Jama'ah?. 


Dg ANE GAEE A NGE gê ي‎ SAS کم قال‎ E 


Z 


= 


esa‏ ۇم ڪر ANGING PEG‏ طَهَرَمُوَاسَكَقَبَلَ PE SAN‏ اء 
AI aa Uda‏ 


969. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b dari Az Zuhri dari 'Abbad bin Tamim dari Pamannya berkata, "Aku pernah melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di hari saat beliau keluar minta turunnya hujan. Beliau 
kemudian menghadap ke arah kiblat dengan menghadapkan punggungnya ke arah manusia, 
beliau lalu berdoa sambil membalikkan kain selendangnya. Setelah itu beliau mengimami 
kami shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan." 


Bab: Shalat Istisga' Dua Raka'at 


TEE كمي‎ AMS SN TANI ea ga SAS 
KS E GR قصل ر‎ An saban: 


970. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Abdullah bin Abu Bakar bahwa dia mendengar 'Abbad bin Tamim 
dari Pamannya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat istisga' 
(meminta hujan). Beliau lalu melakanakan shalat dua rakaat dan membalik selendangnya." 


Bab: Shalat Istisga' Dilaksanakan Di Mushalla (Lapangan) 
BS ر ي‎ PENA UA iás عبد الله بن م‎ ANA 


sa Lb seni Isa ann EA العف‎ Jala sale siei DIAN َر‎ 
JAS feimi Ja IE ديعاي کر‎ Keng GE 


971. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Abdullah bin Abu Bakar bahwa dia mendengar 
'Abbad bin Tamim dari Pamannya ia berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah keluar 
untuk melaksanakan shalat istisga' (meminta hujan). Beliau lalu menghadap kiblat dan 
melakanakan shalat dua rakaat sambil membalik selendangnya." Sufyan berkata: telah 
mengabarkan kepadaku Al Mas'udi dari Abu Bakar berkata, "Maksudnya selendangnya 
dipindah dari posisi pundak kanan ke pundak kiri." 


Bab: Menghadap Ke Arah Oiblat Ketika Berdo'a Istisga' 


23 SA ANT dan ESA هاب قال‎ NA ASI IA SAS 


wi 2 


مُحَمَ AH SE‏ ُأَمَعَبْدَ 56 LANANG L‏ صل ايهو سدم 
َر Kare AJB ISTANA ABI TENIS AN‏ 


6 


AG SUN Fs JAN AS‏ ائ يريد 


972. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id 
berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Muhammad bahwa 'Abbad bin Tamim 
mengabarkan kepadanya bahwa 'Abdullah bin Zaid Al Anshari mengabarkan kepadanya, 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar menuju tempat shalat untuk 
melaksanakan shalat (istisga'). Ketika beliau berdoa, atau akan berdoa, beliau menghadap ke 
arah kiblat dan membalik selendangnya." Abu 'Abdullah berkata, "Abdullah bin Zaid ini 
adalah dari suku Al Maazini. Sedangkan yang pertama (rawi pada hadits ke 966) adalah dari 
Kufah, yaitu Ibnu Yazid." 


Bab: Imam Mengangkat Tangan Ketika Berdo'a Istisga' 


“ r 


NANG 7 ا‎ MEGAN WATI BEN 
A 


م 


973. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Yahya dan Ibnu Abi 'Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mengangkat tangannya saat berdoa kecuali ketika 
berdoa dalam shalat istisqa'. Beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih kedua 
ketiaknya." 


Bab: Do'a Yang Dibaca Ketika Turun Hujan 


BELA CAN YEN KE الْحَسَنِالْمَرَوَذ يقالا خب‎ ÁE EAEAN 


T 


ANAA as Tar A tegai‏ ال الصا 
aU‏ د يح DAKA é EEE a‏ 


974. Telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Mugatil Abu Al Hasan Al 
Marwazi- berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah, bahwa jika 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melihat hujan, maka beliau berdoa: "ALLAHUMMA 
SHAYYIBAA NAAFI'AA (Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat) '." Hadits ini juga dikuatkan 
oleh Al Qasim bin Yahya dari 'Ubaidullah, dan diriwayatkan pula oleh Al Auza'i dan 'Ugail dari 
Nafi'." 


Bab: Orang Yang Bermandi Hujan Saat Hujan Turun Hingga Air Membasahi 
Jenggotnya 


AM BA ANING JA AV laa‏ قال ا Aa an GA ME‏ بن 


Mera 1: HE EN AJA AN a WAN il 


r 
2 


ALS 33 PARAH لاه صل‎ PRA E 
e BAIM TAN NIGANG جا‎ KIAT A6 


0 0 72 2A 22 م 2 و 2.1 مر‎ BE g كه‎ an 
0 INAI AJA JS تار‎ WONG aé BANGUN A3 
AA EPRS Faa في الْعَدِوَ‎ UNA BEE حار عل‎ adi 


6 SENG A ENGGAN يارو ل‎ NGGAE Jin EN EN املك‎ SAS 


A 


- 
A & 


AAY 


A 
PA 


2, %4 


WA EEEN A RIG 54534 la ESAI gan 


“ 


Sana د‎ ١ بره دور‎ BIA NE wa NG A, {z 
EN fg NIS جت حَكَّى‎ EN LAN pake b Jong man عَكَيَهوَسَلَم‎ 
2 - 2 0 KA ae ر ر‎ LAGI 20 
PSI يَحِئَأحَدَمِنَنَاحِيّةٍ‎ IE aa سال الو ادي و ادي‎ 
975. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah bin Al Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada kami Al Auza'i 
berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin "Abdullah bin Abu Thalhah Al Anshari 
berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik berkata, "Di zaman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam manusia pernah terkena musibah paceklik kekeringan. Pada hari 
Jum'at ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang memberikan khutbah, tiba-tiba 
seorang Arab badui berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan 
telah terjadi kelaparan, maka berdo'alah kepada Allah agar menurunkan hujan untuk kita!" 
Anas bin Malik berkata, "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berdoa dengan 
mengangkat kedua telapak tangannya. Dan saat itu tidak sedikitpun ada awan di langit." 
Anas bin Malik melanjutkan perkataannya, "Maka awan seperti gunung bergerak. Beliau 
belum lagi turun dari mimbarnya hingga aku melihat air hujan membasahi jenggotnya. Maka 
pada hari itu kami mendapatkan hujan hingga esok harinya dan lusa, hingga hari Jum'at 
berikutnya. Pada hari Jum'at berikut itulah orang Arab badui tersebut, atau orang yang lain 
berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, banyak bangunan yang roboh, harta benda 
tenggelam dan hanyut, maka berdo'alah kepada Allah untuk kami!" Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu berdoa dengan mengangkat kedua telapak tangannya: 'ALLAHUMMA 
HAWAALAINAA WA LAA 'ALAINAA (Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeling kami saja dan 
jangan sampai menimbulkan kerusakan kepada kami) '. Belum lagi beliau memberikan 
isyarat dengan tangannya ke langit, awan tersebut telah hilang. Saat itu kota Madinah 
menjadi seperti danau dan aliran-aliran air, bahkan tidak mendapatkan sinar matahari 
selama satu bulan." Anas bin Malik berkata, "Tidak ada satupun orang yang datang dari 
segala pelosok kota kecuali akan menceritakan tentang terjadinya hujan yang lebat 
tersebut." 


Bab: Ketika Angin Bertiup Kencang 


A ر‎ soo Lh, ARB, A ولس‎ LK Zasa دسم وام 3و‎ RAL ر‎ Ga? era, 
$ 2 ص‎ 3 y 0 2 3 A 2 o te 
ميد أنهسيع أنس بَنَمَالِكِيَقَول‎ KAT aa آ خر تا‎ JW حَدَتْمَاسَعِيد بن آي مر‎ 


A 


N 


IM 
w 14 2 


aja 
976. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepadaku Humaid bahwa 


dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Jika akan terjadi angin yang berhembus kencang, 
maka hal itu dapat diketahui pada wajah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


A 


- A 


IM 
KON ) ل‎ 1 2 KAK LA E AAA f ya 21 
الله‎ ga Lab يح الشديدة‎ HNS 
P 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam: "Aku Telah Ditolong Lewat 
Perantaraan Angin Timur.." 


abaya الا‎ GEA Ane EN ء‎ ASN حَدَّكَْامْسَلمكَالَحَدَْتَاشْعَبَدُعَنَ‎ 


0 رار 2 و ص‎ AA 

EL LAI JA MA NONA قال‎ 

977. Telah menceritakan kepada kami Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami 

Syu'bah dari Al Hakam dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi shallallahu "alaihi 

wasallam bersabda: "Aku ditolong dengan perantaraan angin yang berhembus dari timur 

(belakang pintu Ka'bah) sedangkan kaum 'Aad dibinasakan dengan angin yang berhembus 
dari barat." 


Bab: Do'a Yang Dibaca Ketika Terjadi Gempa Bumi dan atau Terjadinya Tanda- 
Tanda Kekuasaan Allah Ta'ala . 


< PA 


MANGGA NA AS 


KA 


b PA‏ عبد الو مالاع حعَ نأي هريره 
Se SN KA ita E AS FANE‏ 
ANG SE i i as Pera‏ فيكم ahu‏ 


978. telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zinad dari 'Abdurrahman Al 
A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan 
terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu, banyak terjadi gempa, waktu seakan 
berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, Al haraj -yaitu pembunuhan- dan 
harta melimpah ruah kepada kalian." 


ر 


Pun PSIS. LAN سين ترا‎ CAN PN IE مره‎ SELA دا‎ 
A PAY 


قَالَ اللمَبَارِكلَمَافِيِسَامِمَا GANING GG AA PANNIS‏ كان KL‏ وف يَمَسِنَاقَالَ 
الوا و فجي اقا لقال هتاك الرَلاز لۇ a Sa an‏ 


979. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada kami Husain bin Al Hasan berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar berkata, "Beliau berdoa: "Ya Allah, berkatilah kami pada 
negeri Syam kami dan negeri Yaman kami." Ibnu 'Umar berkata, "Para sahabat berkata, 
"Juga untuk negeri Najed kami." Beliau kembali berdoa: "Ya Allah, berkatilah kami pada 
negeri Syam kami dan negeri Yaman kami." Para sahabat berkata lagi, "Juga untuk negeri 
Najed kami." Ibnu 'Umar berkata, "Beliau lalu berdoa: "Disanalah akan terjadi bencana dan 
fitnah, dan di sana akan muncul tanduk setan." 


Bab: Firman Allah "Dan Kalian Mengganti Rizgi Kalian Dengan Cara Mendustakan 
Allah.." 


Z Z Z D r تر ور و‎ 
وڪن‎ aah انعر ارو ولوټ تيا ب‎ ol ماعل دكي مان‎ ala 
Ad AN A ل ا صل‎ ga صل تا‎ NG aa La 5 
Bug JANG GAN GA ratan yura jas aa, ENG NG 


2 4 AA و‎ 


J‏ 3536 قالو ZÍ Pang AN‏ سودي معن وه سودق 
بي BEBAN RAN SL HL, ING‏ 


“ 


۴ 


4 2 7 ka 2 gh في‎ 
baka Nasa 5354 


A 
MB 2 
2 نا‎ 
7 بال ڪو‎ 
A A 


980. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Malik dari Shalih 
bin Kaisan dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Zaid bin Khalid Al Juhaini 
bahwa dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memimpin kami shalat Shubuh di 
Hudaibiyyah pada suatu malam sehabis turun hujan. Selesai shalat beliau menghadapkan 
wajahnya kepada orang banyak lalu bersabda: "Tahukah kalian apa yang sudah difirmankan 
oleh Rabb kalian?" Orang-orang menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau 
lalu bersabda: "Allah berfirman: 'Di pagi ini ada hamba-hamba Ku yang menjadi Mukmin 
kepada-Ku dan ada pula yang kafir. Orang yang berkata, 'Hujan turun kepada kita karena 
karunia Allah dan rahmat-Nya', maka dia adalah yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada 
bintang-bintang. Adapun yang berkata, 'Hujan turun disebabkan bintang ini dan itu', maka 
dia telah kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang-bintang'." 


Ce 
$ 
9 

Se 


Bab: Tidak Ada Yang Mengetahui Kapan Turunnya Hujan Kecuali Allah Ta'ala. 


KE N EN Na a P N a 


pf, 


Karaan AA EPA ANA SN 2 ع لقنب حش‎ ai PERE KE 


4 A 2 معو‎ A £ 


KA رَضِكَمُوتوَمَايَدَرِي‎ Gb وَمَائَدَرِي تفش‎ PAK GUA Par na AP 


مَتَى يجي ar‏ 


981. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu "Umar berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Ada lima kunci ghaib yang tidak diketahui seorangpun kecuali 
oleh Allah: tidak seorangpun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak 
seorangpun yang mengetahui apa yang tersembunyi dalam rahim, dan tak satu jiwa pun 
yang tahu apa yang akan diperbuatnya esok, dan tak satu jiwa pun yang tahu di bumi mana 
dia akan mati serta tidak seorangpun yang mengetahui kapan turunnya hujan." 


Bab: Shalat Saat Terjadi Gerhana Matahari 


PA 55 


7 


AI KEKE ANE PES قال‎ pt sai E 
a رکا‎ Ank sale pa NG AN SN sale ja 
AANG Pata DAH اك الت قال‎ aé KN AA Fan NE 

HL SN GANG ا غا‎ Ma Op رلا ينكس‎ AN 


982. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun berkata, telah menceritakan kepada 
kami Khalid dari Yunus dari Al Hasan dari Abu Bakrah berkata, "Kami pernah duduk-duduk 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berdiri menjulurkan selendangnya hingga masuk ke dalam 
masjid, kamipun ikut masuk ke dalam Masjid, beliau lalu mengimami kami shalat dua rakaat 
hingga matahari kembali nampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda: "Sesungguhnya 
matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. 
Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah shalat dan banyaklah berdoa hingga 
selesai gerhana yang terjadi pada kalian." 


15 


J sisa galah Boa MEN LA, LA EP EI As حَدَكْتَاشْهَابُ‎ 
Hy الاس‎ ad AN NGANG Aa AN 
PEETA AN BA pat 


983. Telah menceritakan kepada kami Syihab bin 'Abbad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Humaid dari Isma'il dari Qais berkata, "Aku mendengar Abu Mas'ud 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan 
tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seorang dari manusia, tetapi 
keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana 
keduanya maka berdirilah untuk shalat." 


A P 
Wi 
i WANG 


EK EA É NE 9 AE ANE اټ و‎ AN TEA SE 
YA, LAN sa PA Ja ANE 1336 KEK 253 La 


Tai 


يَخْسِفَانِلِمَو حو MAN‏ کڪ ممما يان من | LIS, SA BEST‏ 


2 


984. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu 
Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari 'Abdurrahman bin Al Qasim 
menceritakan dari Bapaknya dari Ibnu 'Umar, bahwa dia mengabarkan dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami 
gerhana disebabkan mati atau hidupnya seseorang, akan tetapi keduanya adalah dua tanda 
dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka jika kalian melihat gerhana keduanya, hendaklah 
shalatlah." 


Ea PENA ga SA‏ زِيَادِبْنٍ 


عِلَاقَدَعَنَالْمُ بن شْعَبَةَكَالَ ala ga SAN A SANA‏ يوم مات 


5 


SERAH MEI Ai AS ainis yaaa 
اوَادَعُوااللَهَ‎ As buka تَأَحَدِوَ‎ KAR HAN Pe 


985. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban Abu Mu'awiyyah dari Ziyad bin 'Alaqah dari Al Mughirah bin Syu'bah berkata, "Pada 
masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah terjadi gerhana matahari, yaitu di hari 
meninggalnya putera beliau, Ibrahim. Orang-orang lalu berkata, "Gerhana matahari ini 
terjadi karena meninggalnya Ibrahim!" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan 
karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka shalat dan 
berdoalah kalian kepada Allah." 


Bab: Memperbanyak Bershadaqah Saat Terjadi Gerhana 
2 Í l 24L e 2 1 ر‎ r Pa 7 5.2 Pn ر ر‎ 
ا بِيهعَنَعَايشة أناقالتٌ سفت‎ = ABE as 


IM 


Aas ALA AN 23 abala ag AG: NAN PE LAN 
SES AJA AAN êh SNJLES AANG 
êd Ka Malai KA j iig S3 
JET AAN BAN Nai ANENG BEN LS LAN EA 833 AI 
SL عار‎ E AN Asti KEL BESI rekat 


A 


| Nn Grass Maa 


986. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 
'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah bahwasanya dia berkata, "Pernah terjadi gerhana 
matahari pada zaman Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam lalu mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya 
dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, 
kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang 
pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama 
rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, 
beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau 
selesai melaksanakan shalat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau 
menyampaikan khutbah kepada orang banyak, beliau memulai khutbahnya dengan memuji 


LA 
wW و‎ BB ر ر‎ SKIN .رودي ب‎ 272 
HANG yasa AKA GP و عه‎ 


Allah dan mengangungkan-Nya, lalu bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 
dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan 
karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa 
kepada Allah, bertakbirlah, dirikan shalat dan bersedekahlah." Kemudian beliau meneruskan 
sabdanya: "Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan 
Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai 
ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, 
niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis." 


Bab: Seruan: "Ash-Shalaatu Jaami'ah" pada Shalat Gerhana 


> 4 z En A ا‎ 5 Aas 
EA AAS AAS TE 5 SEE Ji 


2 


tê PNS AE Ea BASA گور قال أ خر يأبو‎ IN 53 aa bi iian 


kasak هرسو ل ال صل‎ JE LANG NINGEN 233 é GÊNGE 
01 Pa WA 
KANG ودي‎ 


987. Telah menceritakan kepada kami Ishag berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya 
bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Salam bin Abu Salam Al 
Habasyi Ad Dimsygi berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir berkata, 
telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin "Abdurrahman bin 'Auf Az Zuhri dari 
'Abdullah bin 'Amru berkata, "Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka panggilannya dengan seruan, 'Ashshalaatul jaami'ah 
(Marilah mendirikan shalat secara bersama-sama) '." 


Bab: Khuthbah Imam dalam Shalat Gerhana 


TEA Ss MEN JE E AN SAE حَدَْنَايَحَى‎ 


Z 


A MEN Pa i SI MN A MS PU E 
جل الْمَسْحِدِفَصَفَالنَّاسُ‎ Fha e سكت الشف الي صل ااا‎ ias 


A Z 


FI EP SKA سم قراطو‎ ALA SAN gan ANANG 


امن NAN‏ و جو5 رار ءطو ESEK EA Ana aib‏ 
طَوِيلَاوَهْوَآَدَقَمِنَالدُ کو Je‏ لقال يع الم NGÊS NG I GAE‏ فال 3 


AJAG NG Sias #3‏ بعر LS IS ALAN 5 nang NGA‏ بص رکا 


- MAN 32 3 a oT khia Pa 


Ar 


Ka e AAN A KALAH Ta SAN TT 


ر هي ليه A, A‏ 


2215 يوم‎ 0 Kiss AK AKYAN ES Ke 9 كَانَّ يُحَرّتْ‎ 


NGA) SANA ata Sei 


988. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan 
kepadaku Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab. (dalam jalur lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepadaku Ahmad bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Anbasah berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah 
menceritakan kepadaku 'Urwah dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia 
berkata, "Pernah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 
Beliau keluar menuju masjid, lalu orang-orang membuat barisan di belakang beliau, beliau 
lalu takbir dan membaca surat yang panjang. Lalu beliau takbir dan rukuk dengan rukuk yang 
panjang, lalu mengucapkan SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH dan berdiri tanpa sujud. 
Kemudian beliau membaca bacaan yang panjang namun tidak sebagaimana bacaan yang 
pertama, lalu takbir dan rukuk dengan rukuk yang panjang namun tidak sebagaimana rukuk 
yang pertama, lalu mengucapkan SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH terus kemudian sujud. 
Setelah itu beliau melakukannya sepeti itu pada rakaat yang akhir hingga sempurnalah 
empat rukuk dalam empat sujud. Dan matahari nampak kembali sebelum shalat beliau 
selesai. Setelah itu beliau berdiri (menyampaikan khutbah) dengan memuji Allah dengan 
pujian yang patas untuk-Nya, beliau bersabda: "Keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah, dan gerhana tidak akan terjadi hanya karena mati atau hidupnya seseorang. 
Jika kalian melihat (gerhan) keduanya, maka bersegeralah mendirikan shalat." Katsir bin 
'Abbas menceritakan bahwa 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhuma menceritakan tentang 
hari terjadinya gerhana marahari seperti hadits 'Urwah dari 'Aisyah ini. Aku lalu berkata 
kepada 'Urwah, "Sesungguhnya ketika terjadi gerhana di Madinah, saudaramu tidak pernah 
menambah lebih dari dua rakaat, seperti shalat shubuh." Dia menjawab, "Benar. Dia telah ia 
telah menyelisihi sunnah." 


Bab: Manakah Istilah Yang Tepat, "Kasafat as-Syamsu" atau "Khasafat". Dan Firman 
Allah Ta'ala pada QS al-Qiyamah ayat 8: "Wa khasafatil qamar" (Dan apabila bulan 
telah hilang cahayanya) 


و دسم 2 


PENA Au i NGGE قال‎ aké عقا‎ KAWA 


7 Z 


pe sala Ar: hhe da sasa PAN DJENG 3‏ عمقت 
BPA AIA BAN, see SEA A) aha bka Pir naa‏ 
BA 2. PELET Aoa ai DEA AA PA‏ 
SERUAN NG Jins 2 NIK NG IAI, so PEMAIN‏ 
SANGE OUT SAN NA AN soni gah GIS AA‏ 


4 A و‎ AA 


َإَِارَآَيَكُمُوَهْمَاقَافْرَعُواإِلَ الصَّلَاةٍ 


989. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku 
Al Laits telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan 
kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa "Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika hari terjadinya 
gerhana matahari, beliau berdiri melaksanakan shalat. Beliau takbir, kemudian membaca 
dengan bacaan surah yang panjang, lalu rukuk dengan rukuk yang panjang, lalu mengangkat 
kepalanya seraya membaca SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH. Beliau lalu kembali berdiri 
sebagaimana sebelumnya dan membaca bacaan yang panjang, namun tidak sepanjang yang 
pertama, lalu rukuk dengan rukuk yang panjang, namun tidak sebagaimana rukuk yang 
pertama. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang panjang. Kemudian beliau mengerjakan 
seperti itu pada rakaat yang akhir, lalu beliau salam sementara matahari sudah tampak 
kembali. Setelah itu beliau menyampaikan khutbah di hadapan manusia dan menyebutkan 
tentang gerhana matahari dan bulan, beliau katakan: "Keduanya adalah dua tanda dari 
tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak akan terjadi gerhana disebabkan karena mati atau 
hidupnya seseorang. Maka jika kalian melihat gerhana keduanya, hendaklah kalian segera 
mendirikan shalat." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam: "Allah Mempertakuti (memberi 
peringatan) Hamba-hamba-Nya dengan Gerhana" 


TE 


SI A36 MEN ESA PA SA AOA PA ee ANU 
SN naa ESA آيَكَانِمِنَ‎ AAN REN KENA 


d 


BW a ANG gi Kan AGE Sa IG ريد‎ an A 
esa SA وكيك‎ MA ALE aaah الله و ادین‎ 
Sen zg 3 IKA Lela sa PA a ء٤ أ حبري ابو کر‎ ANE saja 


990. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Yunus dari Al Hasan dari Abu Bakrah berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda 
dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan keduanya tidak akan mengalami gerhana disebabkan 
karena mati atau hidupnya seseorang. Akan tetapi dengan peristiwa itu Allah Ta'ala ingin 
membuat para hamba-Nya takut (dengan siksa-Nya)." Abu 'Abdullah berkata, " 'Abdul Warits 
dan Syu'bah dan Khalid bin 'Abdullah dan Hammad bin Salamah dari Yunus tidak 
menyebutkan lafadz, 'Akan tetapi dengan peristiwa tersebut Allah Ta'ala ingin membuat 
para hamba-Nya takut (dengan siksa-Nya)." Riwayat ini dikuatkan oleh 'Asy'ats dari Al Hasan, 
dan dikuatkan juga oleh Musa dari Mubarak dari Al Hasan ia berkata; telah mengabarkan 
kepadaku Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya 
Allah Ta'ala dengan peristiwa itu Allah ingin membuat takut para hamba-Nya (dari siksa- 
Nya)." 


Bab: Memohon Perlindungan dari Siksa Qubur Saat Terjadi Gerhana 


r 


A DAA ا‎ a Dean ERA - 2 122 2 او ولام 26-1 و و‎ 
Ka AE ah yi Nanang HPS HE MIA Baal an عبد الله‎ USS 


2 7? Z P 


P‏ 4 3 ر PE PERT nag ata Z e‏ 04 هر عدو 
25 جا Pa‏ صَل PAN a AAA‏ ديه جَاءت US‏ فقال ت ها أعَاذك SIS AD Iis pa‏ 


Jen حول‎ sia 5 BILA AL SEA ص‎ ANG ALA Sa Saé 


a et 


م و ر ر ار ے A‏ 5 و PAA‏ م لم ر موس )م لس كر م EAE ehh A‏ 
a gank AN‏ با من TAS‏ کټ ر سول ال صل LELE ANA Gl GAN EN‏ 


PA Pd a A 


WANG A LANGGAR I N KANAAN 21244 T GNA 233 2 م ا‎ 
SEE َقَامَ يُصَلِ‎ ENG Abas gla يهو‎ Dan Sela 


mu 0 - - A { APEP E IE LE, 1 { 2 2 £ 000 A 1 اسم اك‎ TT م ا‎ 2 

s TEJ SI ANG 5> BN Peri bE S 3 Ss 
2 # x aa a18 رس‎ mu A - gi ر‎ A Ts 2 

ر کوعًاطو يلاو هو IG‏ كو AA BAS‏ دُونَ الْقِيّام 


7 


z? 3 A ور‎ aé A 2 aa A, م‎ WA 
PISA 5 کو ع الأول قامقيامًاطو يلا وهو‎ NA يلاو هو‎ EA 
A ارا‎ | |2 Al کا رر کر کر‎ 2 AS |۶ حر وح‎ 
الها يقول م‎ Li La فسَجَدو انصرَ فقنال‎ 7 EJSN HE يلاو هو‎ Ss 
AI EA Fear zál 
991. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Yahya bin 
Sa'id dari 'Amrah binti 'Abdurrahman dari 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
bahwa ada seorang wanita Yahudi datang bertanya kepadanya, ia katakan, "Apakah Allah 
akan melindungi anda dari siksa kubur?" Maka Aisyah menanyakan hal itu kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah manusia akan disiksa dalam kubur mereka?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu menjawab: "Aku berlindung darinya." Kemudian di pagi hari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi mengendarai tunggangannya, tiba-tiba terjadi 
gerhana matahari. Lalu beliau segera kembali saat masih waktu dluha, beliau melewati di 
antara kamar-kamar (isterinya), beliau kemudian mendirikan shalat dengan diikuti oleh 
orang-orang di belakangnya. Beliau berdiri dengan lama, lalu rukuk dengan rukuk yang 
panjang, lalu mengangkat (kepala) kemudian berdiri dengan panjang, namun tidak sepanjang 
yang pertama. Kemudian rukuk kembali dengan panjang namun tidak sepanjang rukuk yang 
pertama, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan sujud. Kemudian beliau kembali 
berdiri dengan panjang namun tidak sepanjang yang pertama, lalu rukuk dengan panjang 
namun tidak sepanjang rukuk yang pertama, lalu mengangkat (kepala) dan berdiri dengan 
panjang namun tidak sepanjang yang pertama. Kemudian beliau rukuk dengan panjang 
namun tidak sepanjang rukuk yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu 
sujud dan mengakhiri shalatnya. Kemudian beliau bersabda sebagaimana yang dikendaki 
Allah, kemudian memerintahkan orang-orang agar mereka memohon perlindungan dari 
siksa kubur." 


Bab: Lama Sujud dalam Shalat Gerhana 
SA UNG و‎ KE HN aé PA يى عن ي‎ 0 0 4 
KAA Te Sana KANG دي‎ sopka yaa AIA Je NI sn AE IE Jak 


ر 7 درم ALA‏ .ص جر سكم 7 Ag LUX MK 2 5 SA‏ 
sanggar asean‏ بج کس م جل نالم قال و Li ENG‏ 
A‏ 


PALI E‏ قافا كان ألو لوكي 


992. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa dia berkata, "Saat 
terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, maka diserukan 
dengan panggilan, 'Ashshalaatul jaami'ah (Marilah mendirikan shalat secara bersama-sama) 
'. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu rukuk dua kali dalam satu kali sujud, kemudian berdiri 
kembali dan rukuk dua kali dengan satu kali sujud. Kemudian beliau duduk sementara 
matahari telah nampak kembali." "Abdullah bin 'Amru berkata, "Aisyah? radliallahu 'anha 
berkata, "Tidak pernah aku melaksanakan satu sujudpun yang lebih panjang darinya." 


Bab: Shalat Gerhana Dilaksanakan dengan Berjama'ah 
H3 Dn naa 
سكم ام‎ ALE رسو لاله صل‎ beb ka عَهدِرَسُو ل اله صل اله عليه و‎ AA 
anang 38 PAN AA iya ” يلاحو‎ baks 
SARS ig يلَّاوَهُوَدُونَالرٌ كُو‎ b S كم‎ AJ ad 
SARI DURASI NI يلَّاوَهُوَدُونَالرٌ کو ع‎ bl S كم‎ AJ Mudi 
Nagan ata Aula AJ کو‎ NG ANG ركم‎ AJ IU 
Ngaba) ISI tya NGT FAN jen NG) ala pa Jo NG ALAN 
NG مَقَامِكَ خر‎ 3 M ÁN ASA INSAN Sasa Bas 


A 


N 


LAN 


4 


KA a ANG PA DS FEE NGNE A AA SEKS 
NG Asa PENA LAS 53 ANA NAN Peta ASN AAN 
A gp 2 2 A 6 

PAN heis PLAN ANG ME AGL A Jaa 06 


ana 686 Ka Ga NG AAS PS 


993. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam 
dari 'Atha bin Yasar dari 'Abdullah bin 'Abbas ia berkata, "Telah terjadi gerhana matahari 
pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
kemudian melaksanakan shalat, beliau berdiri dengan sangat panjang (lama) sekadar bacaan 
surah Al Bagarah. Lalu beliau rukuk dengan rukuk yang panjang, lalu mengangkat (kepala) 
berdiri dengan panjang namun tidak sepanjang yang pertama. Kemudian rukuk kembali 
dengan panjang namun tidak sepanjang rukuk yang pertama. Kemudian sujud. Kemudian 
beliau kembali berdiri dengan panjang namun tidak sepanjang yang pertama, lalu rukuk 
dengan rukuk yang panjang namun tidak sepanjang rukuk yang pertama, lalu mengangkat 
(kepala) berdiri dengan panjang namun tidak sepanjang yang pertama. Kemudian beliau 
rukuk kembali dengan panjang namun tidak sepanjang rukuk yang pertama. Kemudian 
sujud. Kemudian beliau berlalu pergi sementara matahari sudah nampak kembali. Beliau 
kemudian bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah, dan keduanya tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau 
hidupnya seseorang. Jika kalian melihatnya maka banyaklah mengingat Allah." Para sahabat 
bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat tuan merasakan sesuatu pada posisi tuan dan 
kami melihat seakan tuan menahan perasaan takut?" Beliau menjawab: "Sungguh aku 
melihat surga, dan didalamnya aku memperoleh setandan anggur. Seandainya aku 
mengambilnya tentu kalian akan memakannya sehingga urusan dunia akan terabaikan. 
Kemudian aku melihat neraka, dan aku belum pernah melihat suatu pemandangan yang 
lebih mengerikan dibanding hari ini, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum 
wanita." Para sahabat bertanya lagi, "Mengapa begitu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: 
"Karena mereka sering kufur (mengingkari)." Ditanyakan kepada beliau, "Apakah mereka 
mengingkari Allah?" Beliau menjawab: "Mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari 
kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap salah seorang dari mereka sepanjang 
masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata, 'Aku belum pernah 
melihat kebaikan darimu sedikitpun'." 


Bab: Shalatnya Para Wanita Bersama Jama'ah Laki-laki dalam Shalat Gerhana 


GE KAN KAA a Na Kn 


inai AAN Sage SAR ANG SEN SA 
ga ر‎ 2 5, Z 4 5 2 5 و‎ 
TT SB SME A AH FATE SENG an 


Wg 


Zí و‎ e e 


BAKA is ÊNGG تأي‎ NGA E BALE pe LA 


Ni GN عاي و سام‎ AA أي‎ 
2 4 Z KE Gal. Ai ii A Se A 2 
= ai la A SU Ga مقا مي هَدَاحَتَى‎ 3535 BA 

9 7 ae 2 sqa 21 56 1 و .دده‎ d < (7 

ANE BA LL ANA PE يبا مر فة‎ 651) 

-Mág ale Ladi 233 ري‎ A 2 وض من‎ A 


A 


| ق PIA‏ 5 ر و و 


basa 12 AN PTN D) laga) FTA NAK 


r 


AN LA ST ae Ki Ar Lu NAZ‏ 2 ?2 وس az aa‏ عر 
جَاءَنا بِالْبَيّتَاتَوَالَدَّى فَأْجَبَمَاوَ آمَنَاوَاتبَعْتافيقال Gigis ES uia‏ 


AE En D AT YAN Yi‏ ا 
المتافق أو BUSI BIN SEA‏ 


994. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari isterinya Fatimah binti Al Mundzir dari Asma' 
binti Abu Bakar radliallahu 'anhuma, bahwasanya dia berkata, "Aku pernah datang menemui 
'Aisyah? radliallahu 'anha, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana 
matahari. Ternyata orang-orang sedang melaksanakan shalat dan saat itu ia juga ikut 
melaksanakannya. Setelah itu aku bertanya kepadanya, "Apa yang dilakukan orang-orang?" 
Aisyah memberi isyarat dengan tangannya ke langit seraya berkata, "Maha suci Allah!" Aku 
bertanya, "Satu tanda saja?" Lalu dia memberi isyarat tanda mengiyakan. Maka akupun ikut 
shalat sementara timbul perkara yang membingungkanku, hingga aku siram kepalaku 
dengan air. Selesai shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memuji Allah dan 
mensucikan-Nya, lalu bersabda: "Tidak ada sesuatu yang belum diperlihatkan kepadaku, 
kecuali aku sudah melihatnya dari tempatku ini, hingga surga dan neraka. Kemudian 
diwahyukan kepadaku, bahwa Kalian akan terkena fitnah dalam kubur kalian seperti, atau 
seupa dengan fitnah Dajjal -Aku sendiri tidak tahu mana dari keduanya yang dikatakan oleh 
Asma'-. Salah seorang dari kalian akan dihadapkan lalu ditanya, 'Apa yang kamu ketahui 
tentang laki-laki ini? ' Orang beriman atau orang yang yakin -Aku tidak tahu mana dari 
keduanya yang dikatakan ileh Asma'- akan menjawab, 'Dia adalah Muhammad Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam, dia datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. 
Maka kami sambut, kami beriman kepadanya dan kami ikuti (ajarannya).' Maka kepada 
orang itu dikatakan, "Tidurlah kamu dengan baik, sungguh kami telah mengetahui bahwa 
kamu adalah orang yang yagin.' Adapun orang Munafik atau orang yang ragu - aku tidak tahu 
mana dari keduanya yang dikatakan oleh Asma'- akan menjawab, 'Aku tidak tahu siapa dia, 


aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengatakannya'. 


A - 


attie ane A بك‎ MEN خ‎ 2 e INA اا‎ 
Sai o gas معت الئاس‎ SNN ASASI 


Bab: Disukai Memerdekakan Budak Saat Terjadi Gerhana 


” 


A 
ABA TA A AIR IU tgs PEAN ءا‎ 2 8 ga A59. ANG ا وم ور 2م‎ 
صل الله‎ CN AA عن أسْمَاءَ قلت‎ aab êri ايد ة عن ه شام‎ ES قال‎ gbi بيع‎ SAS 
MAIN 2 AM 
- - Pd 2 - 


995. Telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada 
kami Za'idah dari Hisyam dari Fatimah dari Asma' berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
telah memerintahkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari." 


Bab: Shalat Gerhana Dilaksanakan di Masjid 


“2 و‎ - 4, [i az’ و‎ “5 
AON WG BANG A O .د‎ 222 2 aAa -$ < قال‎ 7 E A 
Sean 4 Na بن سَعِيدٍ عن‎ EPS DEA عير حَدَدْنِي‎ c AI 


ل Z GN‏ 2 6 و كاملل R 7 GN‏ 16 م 7 A‏ 
PB EA‏ جا ءت ذس اها فقال ت أعاذك الهم عَذاب القبر gan pai ES‏ الله صلى AN‏ 


Z 


JA) ga ND a‏ رسو AN‏ صل ÊNGG NG haa SANA‏ كب 


ML r 


SARANAN دات عَدَاومر‎ a sel IS) ُو‎ 
USS SAN, baal Dn an 


P 


HE AJ Aa A 37 é. É AN sb‏ يلَاوَهُوَدُونَالدٌ وع 


us SE PIA 8 aa paner AAN موا طَو‎ e لر‎ BS 


Ipis EÉ Fiais $ SA MEA AJ کو‎ 2 PR sb 
MEN SAI ISS Io PAN A paa PP NA ENG 323 


IM 


MAA Ea g 4555 Saati is An AS 


996. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah binti "Abdurrahman dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa 
ada seorang wanita Yahudi datang bertanya kepadanya, "Apakah Allah akan melindungi 
anda dari siksa kubur?" Aisyah lalu menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, "Apakah manusia akan disiksa dalam kubur mereka?" Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu menjawab: "Aku berlindung darinya." Kemudian di pagi hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pergi mengendarai tunggangannya, tiba-tiba terjadi gerhana 
matahari. Lalu beliau segera kembali saat masih waktu dluha, beliau melewati di antara 
kamar-kamar (isterinya). Kemudian beliau mendirikan shalat dengan diikuti oleh orang-orang 
di belakangnya. Beliau berdiri dengan lama, lalu rukuk dengan rukuk yang panjang, lalu 
mengangkat (kepala) kemudian berdiri dengan panjang namun tidak sepanjang yang 
pertama. Kemudian rukuk kembali dengan yang panjang namun tidak sepanjang rukuk yang 
pertama, kemudian beliau mengangkat kepalanya dan sujud dengan sujud yang panjang. 
Kemudian beliau kembali berdiri dengan panjang namun tidak sepanjang yang pertama, lalu 
rukuk dengan panjang namun tidak sepanjang rukuk yang pertama, lalu mengangkat (kepala) 
dan berdiri dengan panjang namun tidak sepanjang yang pertama. Kemudian beliau rukuk 
dengan panjang namun tidak sepanjang rukuk yang pertama. Kemudian beliau mengangkat 
kepalanya, lalu sujud dan mengakhiri shalatnya. Kemudian beliau bersabda sebagaimana 
yang dikendaki Allah, kemudian memerintahkan orang-orang agar mereka memohon 
perlindungan dari siksa kubur." 


Bab: Matahari Tidak Mengalami Gerhana Disebabkan Kematian atau Kelahiran 
Seseorang 


SI NG AS A ; PAS JET SA‏ ِي قب َنأ ي مَسَمُو دِقَالَكَالَ 
رشو لاله صل CL MAN 33 ad KKN a ANG ALAN AL AN‏ 


| PE bapa SAS Ai 
997. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Sa'id dari Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Qais dari Ibnu 
Mas'ud berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Matahari dan bulan tidak 


akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang, akan tetapi 
keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat gerhana 
keduanya maka shalatlah." 


TAN AA PRA PA Naa ANE SS 
LAS AS A PE BE الشمش‎ ES LAN عَنْعَايِضَدَرَضِيَ‎ 


ka nafas El LA و‎ alk عم‎ 20201 E 2 Ta راث ار‎ Ra ر‎ 
sel GAN Jb baa 5 AS LE ÊSA ANG فأ‎ EIL Lea pan San Jo 

A MET pa 14 pa 2 A 9 2 alk عم‎ DA 4 و‎ z 578 7 
لسر‎ E مسن ل‎ 


ay 


NAH) GA WON MEA 5 PA gaen D 


998. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri 
dan Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata, "Pernah terjadi gerhana matahari 
pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau berdiri melaksanakan shalat 
bersama orang banyak, beliau memanjangkan bacaan, lalu rukuk dengan memanjangkan 
rukuk, kemudian mengangkat kepalanya, lalu membaca lagi dengan memanjangkan 
bacaannya namun tidak sebagaimana panjang bacaan yang pertama. Kemudian beliau rukuk 
lagi dengan memanjangkan rukuk, namun tidak sepanjang rukuk yang pertama, lalu 
mengangkat kepalanya kemudian sujud dua kali. Beliau kemudian berdiri kembali dan 
mengerjakan seperti pada rakaat pertama. Setelah itu beliau bangkit dan bersabda: 
"Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati 
atau hidupnya seseorang, akan tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda 
kebesaran Allah, yang Dia perlihatkan kepada hamba-hambaNya. Jika kalian melihat gerhana 
keduanya, maka segeralah mendirikan shalat." 


Bab: Berdzikir Saat Terjadi Gerhana 


TEA ES PE Bap HE AAS MEN PA AS 
Jaba sah AANG SE AS کک‎ Tar DIAN WA EL 
oh SAE Ja DE RI aks LA Ag Ss 
AA po Sd ABBAS AR Isani 4 أَحَدِوَلَالِحَيّاته حكن‎ 
وَاسَْتِغْقَارِه‎ 

999. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata, 


"Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dengan tergesa- 
gesa seolah akan terjadi hari kiamat. Beliau lantas mendatangi masjid dan shalat dengan 


berdiri, rukuk dan sujud yang paling panjang, yang pernah aku lihat dari yang beliau pernah 
lakukan. Kemudian beliau bersabda: "Inilah dua tanda-tanda yang Allah kirimkan, ia tidak 
terjadi karena hidup atau matinya seseorang, tetapi '(Dia, Allah mempertakuti hamba- 
hambaNya dengannya) ' (Os. Az ZUmar: 16). Maka jika kalian melihat sesuatu padanya 
(gerhana), maka segeralah untuk mengingat Allah, berdoa dan minta ampunan." 


Bab: Berdo'a Saat Terjadi Gerhana 


A مهم‎ pd 


PAS‏ ليد قال ANE JET AS NGANG SIS‏ ةن شمه قول 
LAN‏ مما BIAN AIA NS IIS ENI pa AI‏ 
AR NG Cl sal‏ و BEI aaa IIS YNA page AB‏ 


A - 
au 1236 25315 
1000. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Zaidah berkata, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin 'Alagah berkata, "Aku 
mendengar Al Mughirah bin Syu'bah berkata, "Telah terjadi gerhana matahari ketika 
wafatnya Ibrahim. Kemudian Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan 
ia tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika 
kalian melihat gerhana keduanya, maka berdo'alah kepada Allah dan dirikan shalat hingga 
(matahari) kembali nampak." 


Bab: Shalat Saat Terjadi Gerhana Bulan 


A 
TEN کک اید ی عادر قن ف غ ووس قر الحسن كن‎ a VGA PETA 
3 DA Z 
. 00 و 000 کو و رر‎ 27 [2 gs Ng CRE : 
MAS jaa gak اله‎ ES PE EN ES Ika 3 


1001. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghoilan berkata, telah telah 
menceritakan kepada kami Sa'id bin "Amir dari Syu'bah dari Yunus dari Al Hasan dari Abu 
Bakrah radliallahu "anhu berkata: "Telah pernah terjadi gerhana matahari pada zaman 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian Beliau mendirikan shalat dua raka'at". 


22 2 A 2 PE 9 x ر‎ ANG. 2 ر‎ QL Da ر ر‎ 
Ci Ji ي بكر‎ EL EL Ba ES IE SE jana PN SAS 
إلى الْمَسْجَدِوَتَابَ‎ a, sE Fama SALA pe NI a 


IM Tai 


5 PASS مس ةالقم آيَكَانِمِنَ‎ EM) JUS BA NG GbE Sa | Ba PÉN 
4 7 a AE BP تر د‎ Z 5 E عار ماه در‎ Per 5 < > 
صل‎ UAN 3 Haa LES SEE LIS يَخْسِفَانِلِمَوَ تِ أحَدِوَإِذا‎ 

AE اھی قال‎ HANG سَلَمْمَاتَ‎ Karsa 


- 4 


1002. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Yunus dari Al Hasan 
dari Abu Bakrah berkata: "Telah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu Beliau keluar dengan menyingsingkan selendangnya hingga tiba di 
masjid. Maka orang-orang berkumpul mengelilingi Beliau. Lalu Beliau memimpin shalat 
bersama mereka dua raka'at hingga matahari kembali nampak. Kemudian Beliau bersabda: 
"Matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan keduanya tidak 
akan mengalami gerhana disebabkan karena kematian seseorang. Jika terjadi gerhana, maka 
dirikanlah shalat dan banyaklah berdo'a hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian". 
Peristiwa ini berkenaan ketika putra Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bernama Ibrahim 
wafat yang manusia kemudian memperbincangkannya". 


Bab: Raka'at Pertama Lebih Lama dari Raka'at Kedua dalam Shalat Gerhana 


LA LA 


KANGGE :كر عمد‎ SES غلا و قال خد دا نو ا جد قال غا تيا غرة‎ PARA AI 


WA GOL EE A33 A Par NI ANIES Ge 
Za 4 Pe 
AKA A 
1003. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghoilan berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Ahmad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Yahya dari 
'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat bersama 


mereka (para sahabat) ketika terjadi gerhana matahari dengan empat ruku' dalam dua kali 
sujud, dan rakaat yang pertama lebih panjang". 


Bab: Mengeraskan Bacaan Surah dalam Shalat Gerhana 


PL NONG حمر دا ارد مر‎ gu ملم‎ SI NIS ES ea, KUE Na 
Dar ANG andai rar DIA جَهَرَ‎ YAN عَنَعَايِشََرَضِيَ‎ 


IM 


Dg Kerai BIAN إِذَارَقمَ مِنَالّ كُعََكَالَمَعمَ‎ SE AS قرّاءته‎ 


A A 


SANEA a سج‎ Kena NS SAS NS AN 


Sa PAN Kata Ben na 21 4 & a 0 na 
AG و‎ 2A 


ha A e Ge EH sets TT GN بكم ر‎ 


a 


ANA, Mma اا مان بن‎ FAN Pat Wis م‎ 2 z Pe, 
جعەسفيان حُسَينِوَسْلَيمَانبْنْ‎ “ALAT Sr إِدْصَل‎ MAA 
l ْم بح بالمدذينه‎ 
ANIS BS AS 
AK SSP OA 


1004. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Walid bin Muslim berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Namir, dia 
mendengar Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengeraskan bacaan dalam shalat gerhana. Jika selesai dari bacaan Beliau 
membaca takbir kemudian ruku'. Jika mengangkat kepalanya dari ruku' Beliau membaca 
"sami'allahu liman hamidah Rabbanaa lakal hamd". Kemudian Beliau mengulang bacaannya 
dalam shalat gerhana dengan empat kali ruku' dalam dua raka'at dan empat kali sujud". 
Berkata, Al Awza'iy dan selainnya aku mendengar Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka Beliau mengutus seorang mu'adzin untuk menyerukan "Ashalaatul 
Jaami'ah". Maka kemudian Beliau maju dan shalat dengan empat kali ruku' dalam dua 
raka'at dan empat kali sujud". Dan telah mengabarkan kepada saya 'Abdurrahman bin Namir 
bahwasanya dia mendengar Ibnu Syihab seperti ini. Berkata, Az Zuhriy: Aku bertanya: "Apa 
alasan saudaramu 'Abdullah bin Az Zubair yang tidak melaksanakan shalat (gerhana) kecuali 
dengan dua raka'at seperti shalat Shubuh ketika shalat di Madinah?" Dia menjawab: "Benar 
begitu adanya dan itu adalah menyalahi sunnah". Riwayat ini juga diikuti oleh Sufyan bin 
Husain, Sulaiman bin Katsir dari Az Zuhri dalam (shalat) jahar (shalat yang bacaan alfatihah 
dan surat sesudahnya dibaca terang) ". 


Bab: Tentang Sujud Tilawah serta Sunnah-Sunnahnya 
تالا ودعو عر‎ LAH NG عَ نأب‎ LIGA قال‎ IA NENGA NG EN gansa SAS 
عدو ا ف و3‎ 14 BALA Li 
GE مَنْمَعَهُغَي‎ es صَلَّ الله . لم‎ NA CE ea 


[4 


| E Ah يَكفِينِي‎ NG a jaga Na BN SAPA NG 


1005. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah 
menceritakan kepada kami Ghundar berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Abu Ishaq berkata: aku mendengar Al Aswad dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam membaca surah An-Najm ketika berada di Makkah. Maka Beliau 
sujud tilawah begitu juga orang-orang yang bersama Beliau. Kecuali ada seorang yang tua, 
dia hanya mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu menempelkannya pada mukanya 
seraya berkata, "bagiku cukup begini". Di kemudian hari aku melihat orang itu terbunuh 
dalam kekafiran". 


Bab: Sujud Tilawah pada Surah as-Sajadah (OS 32) 


BA NE ANE KE yk SN Fian Kae AA UNO a AN 
ASEAN, PR PAD GA NB sala GILA Le LNG اَعَد قال‎ 


1006. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim dari 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 


berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam membaca pada shalat Shubuh hari Jum'at surah 
As-Sajadah dan Al Insan". 


Bab: Sujud Tilawah pada Surah Shad (OS 38) 


- 2r- 7 az - A 0 7 57 و‎ P - 
a Kera يدِعَنَأَيُو‎ PISA NE KAI PANEN ena pad ba SANA 


Z 


Aak Na ANE 1 NAN اس حلص‎ 
Sem Gek GA NGABA KA Ja 53 GEN Eta ad الله قال ص‎ ee sp 
1007. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb dan Abu an-Nu'man keduanya 
berkata,, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari 'Ikrimah dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Pada surat Shad tidak ada kewajiban untuk sujud 
tilawah, namun aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan sujud ketika 


membacanya". 


Bab: Sujud Tilawah pada Surah an-Najm (OS 53) 


Arora 2 


KEB رضي‎ Anto NE إِسَحَا‎ en Asis قال‎ a رغه‎ 3 Jaki prana 

sa ار‎ SAN AAN E ab ÊNGG A 000 DIA 
GBI ME JUGA SAKIT جُهه و‎ INA BABI A الوم‎ 
Las 


144 


1008. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al Aswad dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: "Bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca surah An-Najm lalu Beliau sujud dan tidak ada 
seorang pun dari kaum saat itu melainkan mengikuti beliau untuk sujud. Kecuali ada 
seseorang dari mereka yang ia hanya mengambil segenggam kerikil atau tanah lalu 
menempelkannya pada mukanya seraya berkata; "bagiku cukup begini". Berkata, 'Abdullah: 
Di kemudian hari aku melihat orang itu terbunuh dalam kekafiran". 


Bab: Sujudnya Kaum Muslimun Bersama Kaum Musyrikun, Padahal Mereka Najis 
Tidak Punya Wudlu' 


Kisa جي‎ BN Aa بن کر‎ MA ار قال‎ DAA NE دا د كال‎ 
SWA S سَلَّمسَجَدَيالتّجم وَسَجَدَّمَعَهالْمْسَلِمُونَوَالْمْتْ‎ AAN AAA 
(ah AAAA A53 

1009. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 


'Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma: "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan sujud tilawah 


ketika membaca surah An-Najm. Begitu juga ikut sujud bersama Beliau dari kalangan Kaum 
Muslimin, Musyrikin, bangsa jin dan manusia. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibrahim bin 
Thahman dari Ayyub. 


Bab: Orang Yang Membaca Ayat Sajadah Namun Tidak Melakukan Sujud 


Lin 2 9 is 5 5 23 &‏ م ع و هار 53 ر و 
Dl SSI KA SAS‏ بیع قال Jne II CAS‏ بن Sa AN FA‏ 
Ea adsl‏ بسار AE PE LAN Ge WUR AN; GR AAS‏ 


a SEN asa 5 MANA‏ يَسَجُدَّفِيبَا 
Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Abu Ar-Rabi' berkata, telah‏ .1010 
menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepada kami Yazid‏ 
bin Khushaifah dari Ibnu Ousaith dari 'Atho' bin Basar bahwa dia mengabarkannya, bahwa‏ 
dia pernah bertanya kepada Zaid bin Tsabit radliallahu "anhu (tentang sujud tilawah pada‏ 
surah An-Najm). Maka dia menceritakan bahwa dia pernah membaca surah An-Najm untuk‏ 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam namun Beliau tidak melakukan sujud tilawah padanya".‏ 


Kel Kia 76% يدبن‎ PE قال‎ NA SA قال‎ gT 


s 
Z وه م‎ 


IA AN eka ANE An يمار‎ 
1011. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu Dza'bi berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin 'Abdullah 
bin Ausaith dari 'Atho' bin Basar dari Zaid bin Tsabit radliallahu "anhu berkata: "Aku pernah 
membaca surah An-Najm untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Beliau tidak melakukan 
sujud tilawah padanya". 


Bab: Sujud Tilawah pada Surah al-Insyigag (OS 82) 


PA Z D ASPA 
في كر‎ PEE fs 2 - 5 خر مع‎ 2 EE Wadah Sa 22 
azta < e Gz A 4 م‎ 


CA 
A 
KSN 


idi O EEE as gaii 


1012. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim dan Mu'adz bin Fadhalah 
keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah 
berkata; "Aku melihat Abu Hurairah radliallahu 'anhu membaca idzas samaa-unsyaqqat (QS 
Al Insyiqaq) lalu dia sujud tilawah. Kemudian aku bertanya kepadanya: "Wahai Abu Hurairah 
mengapa anda melakukan sujud?" Maka dia menjawab: "Seandainya aku tidak melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam sujud, tentu aku tidak akan sujud". 


Bab: Orang Yang Ikut Sujud Karena Sujudnya Orang Yang Membaca Ayat Sajadah 


JB LIP 3G 


CAS Thang La, Ia MSN AN LET PAR EARI 


07 


MEA AS‏ دتا يی RE NE SS NGANGEN‏ رضي اله 


ی 01 


aan Ka a ka 


1013. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya 
Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
membacakan untuk kami satu surat yang berisi ayat sajadah. Kemudian Beliau sujud. Lalu 
kami pun sujud hingga ada seorang diantara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk 
meletakkan keningnya". 


Bab: Jama'ah Berdesakan Dalam Sujud Karena Imam Membaca Ayat Sajadah 


?ل 


na uan مُسَهِ رِكَالَاً‎ AN يه‎ RNE 


2217 


a Sa 5 حر عند هقبس جد مكرك‎ PACEA Aa al NG 
بدو يعر و فتر دحم حَتى‎ 

2A 2 و‎ 27 

Mas ao pang‏ 5 يسَجُدَعَلَيّه 


1014. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Adam berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Ali bin Mushir berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah membaca ayat 
sajadah. Saat itu kami sedang berkumpul bersama Beliau. Maka Beliau pun sujud. Lalu kami 
pun sujud bersama Beliau dengan berebut berdesakan, hingga ada seorang diantara kami 
yang tidak mendapatkan tempat untuk keningnya untuk bersujud." 


Bab: Orang Yang Berpendapat Bahwa Allah Ta'ala Tidak Mewajibkan Sujud Tilawah 


SETAN AAA AAA aa A a 
KA A6 Gea SAN ANE gak PE AN ANE REAT 


KAN aa Ge sabah ab yaaa 5 PASAL خيَار الئاس‎ anan 356 و‎ 
Kan NENG) AI رل قسج دو‎ BABA) حى‎ lss سو‎ Kal JE 
SAS PER a pat, 2S 2 SANGA SANA حَتَّى‎ AREH 


5 وه Te‏ 2 1ه Pia‏ ۶ ور ا م إن ساو GAS‏ 4 22 وم و وم 7 1A‏ 
يسجدفلا SANA‏ يمجدعمر رضي LEE 36515 JEEN‏ رَضِيَ Ha GIE‏ 


s 
“ 


- 04 


2 A A 2 
CARE PA lis 


PX 


1015. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij mengabarkan mereka katanya telah 
mengabarkan kepada saya Abu Bakar bin Abu Mulaikah dari "Utsman bin 'Abdurrahman At- 
Taimiy dari Rabi'ah bin "Abdullah Al Hudair At-Taimiy. Berkata, Abu Bakar, "Rabi'ah adalah 
orang yang paling baik dalam mengisahkan segala hal yang berasal dari majelis "Umar bin Al 
Khaththob radliallahu 'anhu, saat hari Jum'at, 'Umar bin Al Khaththab radliallahu "anhu 
membaca surah An-Nahl dari atas mimbar hingga ketika sampai pada ayat sajadah, dia turun 
dari mimbar lalu melakukan sujud tilawah. Maka orang-orang pun turut melakukan sujud. 
Kemudian pada waktu shalat Jum'at berikutnya dia membaca surat yang sama hingga ketika 
sampai pada ayat sajadah dia berkata: "Wahai sekalian manusia, kita telah membaca dan 
melewati ayat sajadah. Maka barangsiapa yang sujud, benarlah dia. Namun yang tidak 
melakukan sujud tidak ada dosa baginya. Dan 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu tidak 
melakukan sujud". Nafi' menambahkan dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma: "Allah 
subhanahu wata'ala tidaklah mewajibkan sujud tilawah. Kecuali siapa yang mau silakan 
melakukannya". 


Bab: Orang Yang Membaca Ayat Sajadah dalam Shalat Lalu Dia Sujud 


- 
PE E 
- 


SBN ENI SS TE يتا‎ Sati SAKA NGISA Ata 


Cah 
Pai 


Aa A حلفأ ي‎ ANEA LAN YNA NA BA LANG) Ab êsah 


1016. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir berkata; aku mendengar bapakku berkata, telah menceritakan kepada saya Bakar 
dari Abu Rafi' berkata: "Aku pernah shalat 'Atmah ('Isya di penghujung malam) bersama Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu. Dia membaca idzas samaa-unsyaggat (OS Al Insyigag) lalu dia 
sujud tilawah. Kemudian aku bertanya kepadanya: "Mengapa anda melakukan ini?" Maka 
dia menjawab: "Aku pernah sujud di belakang Abul Qasim shallallahu "alaihi wasallam. Dan 
senantiasa aku melakukan sujud ketika membacanya sampai akhir hayatku". 


Bab: Orang Yang Tidak Mendapatkan Tempat Sujud Karena Orang-orang 
Berdesakan 


AN رضي‎ PE NE EME KA LES TOP AN AA NG DA ra 
SAN saban NG NAN ji 5285 LN صل‎ GAN JOS 
Ke SS s 


1017. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membaca satu surat yang berisi ayat 
sajadah. Kemudian Beliau sujud. Lalu kami pun sujud bersama Beliau, hingga ada seorang 
diantara kami yang tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya". 


Bab: Tentang Shalat Qashar dan Lama Waktu Yang Diperbolehkan Menggashar 
Shalat 


Pd 4 


SÊ NA Kena AE GE بو‎ gl AJE Ines ara sa 5 


s 
P 


ASIN PN Iis Aas Kanada gak EN Ye LAN SKALA رَضيَ‎ 
KASUS a 516 gadah 


1018. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari 'Ashim dari Hushain dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menetap (dalam bepergian) 
selama sembilan belas hari dengan menggashar (meringkas) shalat. Maka kami bila 
bepergian selama sembilan belas hari menggashar solat. Bila lebih dari itu, kami 
menyempurnakan shalat". 


jaka panas‏ قال LANTAI LAN NGE ali PARA II (An‏ ول 
ta, SRS santak 5 kan Ga Ka yaa al PAYA AN aa A‏ 


ES Tae Aa Zidi 


1019. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq berkata; 
Aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah bepergian bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dari kota Madinah menuju kota Makkah, selama kepergian itu 
Beliau melaksanakan shalat dua raka'at dua raka'at hingga kami kembali ke Madinah. Aku 
tanyakan: 'Berapa lama kalian menetap di Makkah?" Dia menjawab: "Kami menetap disana 
selama sepuluh hari". 


Bab: Shalat di Mina 


- 
قا | دسم 


خا مسد كال كر كوا بده عن ميد اله EU EA‏ رضي CAN‏ 


A 


Bal AA يبك وَعْمَرَوَمََعُثُمَا‎ got عَلَيْهوَسَلَمَ بِمنَى ر‎ KA De gi aa قال‎ 
KAL 


1020. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah mengabarkan kepada saya Nafi' dari "Abdullah bin 
'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di kota Mina dua raka'at. Begitu juga ketika aku shalat bersama Abu Bakar, 'Umar 
dan juga bersama 'Utsman pada awal pemerintahannya. Namun beliau di kemudian hari 
menyempurnakannya (empat raka'at). 


LA e. ZA A 4 4 


A E RAAE‏ شخان قال شف غار و قال ا 
AT Aa NN E‏ َم آمَنَمَا an NG‏ ر TES‏ 


1021. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah telah memberitakan kepada kami Abu Ishaq berkata, Aku mendengar Haritsah 
bin Wahb berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat bersama kami, sebagaimana 
Beliau selalu lakukan seperti saat di Mina hanya dua raka'at". 


4 


t E و‎ zal AL MES baya 


NE EEEE 255 EASi ajai 37 BA IE 
ALZA 


As Pen ل كم في‎ Ta VAA Pr لاو فى‎ 29 57 
SIA AA Aa ALA سار جع م‎ LAN مَس غود رضي‎ ALA 
الطاب‎ AE و يتمع‎ A TT Fetis a33 

5 AREY JS بعر‎ ERA ks Aya ر کعتہ‎ A 27 PESAN LEAN رَضِيَ‎ 


1022. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim berkata: Aku mendengar 'Abdurrahman bin Yazid berkata: 'Usman bin 'Affan 
radliallahu 'anhu pernah shalat bersama kami di Mina sebanyak empat raka'at. Kemudian hal 
ini disampaikan kepada Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu maka dia mengucapkan istirja' (innaa 
lillahi wa innaa ilahi raji'un) kemudian berkata: "Sungguh aku selalu shalat bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Mina sebanyak dua raka'at. Begitu juga aku shalat 
bersama Abu Bakat Ash-Shiddig radliallahu "anhu di Mina sebanyak dua raka'at. Juga aku 
pernah shalat 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu di Mina sebanyak dua raka'at. 
Namun aku berharap shalat yang empat raka'at maupun dua raka'at keduanya diterima". 


PRERE اق‎ 


Bab: Berapa Lama Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam Tingal di Makkah Ketika 
Menunaikan Hajji 


SME AMAN عا ي‎ EA هيب قال‎ SAS AH سی‎ KAYA 


“ 


Sa; AAN sa ka gala a MENYALA زي‎ 
جاور‎ II KANG PELAN, 


1023. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Al "Aliyah Al Barra' 
dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Pernah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
para sahabatnya datang pada shubuh keempat yang ketika itu mereka niyatkan untuk haji, 
lantas Beliau memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai 'umrah kecuali bagi siapa 
yang membawa hewan sembelihan". Hadits ini juga diikuti oleh 'Atho' dari Jabir. 


Bab: Berapa Jarak Perjalanan Yang Membolehkan Menggashar Shalat 


Lis | 14 st ACESS‏ 2 فلك لا NY 7 AA 22 Pep KAWA‏ 4 0 ر 
nat‏ لس GAGE‏ 7 مومه ANT T Sean‏ 5 
رض METE gal LS Végi a GARA poé EA‏ لامع ذيمَحُرَم 


1024. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzholah berkata, Aku berkata, 
kepada Abu Usamah apakah 'Ubaidullah telah menceritakan kepada kalian dari Nafi' dari 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang 
wanita tidak boleh mengadakan perjalanan diatas tiga hari kecuali bersama mahramnya". 


<í 


7 ور AZS‏ ار 22 7 ور 7 واه Pa LA‏ 12م 4 2 02 
تْنَامْسَدَدُقَالَ a‏ الل وأخبري نافع عَنّ ابّنِ AL‏ رضي الله CAGE‏ 


r 


pa 
LING 2 
Ka 


ر او و ap 12 - 1 A tar‏ ا AZ Bg‏ 26 72 » 2 - 
اله عليه و سلج قال لا ساف الم اة ثلا AE‏ مح Mana‏ دعر ابر الْمبَارَ كع عَبَيّد 
Dr Sr‏ 2 مع و ر ت عن ابن المبار 2 عن عبیر 


1025. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepada saya Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh 
mengadakan perjalanan diatas tiga hari kecuali bersama mahramnya". Hadits ini diikuti pula 
oleh Ahmad dari Ibnu Al Mubarak dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


- 
2 PA 
A 2 7 0 22. 


MAN ET Par ET‏ 2 و 2 Oa 0 N 4 - AN AS‏ 0 2م 
حَدَثَمَا | SA ES MA aa na Jas‏ ي هر 3 CE‏ 


LA 2 g 
r 


قا قا | 5 A‏ ا TAN‏ ر E NI AIK NGA 224 Ní N‏ و 
KANG‏ و را x f,‏ 34 9 
ل قال ga]‏ صل A De sasana GS PAS Gada BEAN Jaa Yeka gah SA‏ 

4 4 
GA LAWANG‏ ا ل نا A‏ وا د 7م 2202 * .سدع مك رو ےر . ر اتوہ مير 
au lan yul‏ ب نأي ثور و س هيلو مالك عن AAN Ga 3 PING MEN‏ 


1026. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dza'bi berkata, Said Al Magbariy dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu a 
berkata: Telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak halal seorang wanita yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan perjalanan selama satu hari satu 
tanpa didampingi mahramnya". Hadits ini diikuti pula oleh Yahya bin Abu Katsir, Suhail dan 
Malik dari Al Magburiy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam. 


Bab: Menggashar Shalat Ketika Sudah Keluar dari Tempat Tinggal 


KT ANG gen As P MR EAG igi PA‏ بنِمَالِكِ 


1 IM 


A 
NA KATA NANGI KE -$ At 236 1 - 4 PA 21 A 2 2 AKAP Lah Da ba 
P 


1027. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir dan Ibrahim bin Maisarah dari Anas bin Malik 


radliallahu 'anhu berkata: "Aku shalat Zhuhur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di 
Madinah sebanyak empat raka'at sedangkan ketika di Dzul Hulaifah dua raka'at". 


TA 


SIN عَنَالرُهْرِيَعَنَعْرٌوَةعَنْعَايشَدَرَضِيَ‎ PN SIS محَمرقال‎ JU AN 


i 


28 0 < 7 2 » 7 g 
SAB BN aoii HA BAT BAGA ye DA) 


LA 


usui SEIE IGG 


1028. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Awal mula diwajibkannya shalat sebanyak dua raka'at. Kemudian ketentuan ini 
ditetapkan untuk shalat safar (dalam bepergian) dan disempurnakan bagi shalat di tempat 
tinggal (mukim) ". Berkata, Az Zuhriy: "Aku bertanya kepada 'Urwah: "Mengapa 'Aisyah 
radliallahu 'anha menyempurnakan?" 'Urwah menjawab: "Dia mengikuti seperti yang 
dilakukan 'Utsman". 


Bab: Shalat Maghrib Tetap Dilaksanakan denganTiga Raka'at Ketika Bepergian 


ETER NG Fan PNG EA TAU بو‎ Ana 


4 


KANG KAMI Ia sale GN b ANG AE a‏ وخ امغر ب خی 


Pad 


SAMAN JA ah Sa Gb Pa E وگال سام‎ KA ISA 


AA‏ ياه na > : KS‏ بن > LA 9 c - NS‏ الغا 
AA « sma ma Bella‏ بين 


- 
Ge 


3 بور‎ PSA اا‎ 13 SEA IL, Asal 9 AI 
Sea suba حى سَارَ‎ ga SEN فلت له اللا قال سر‎ Balai 


JET TE JET MENGAN jan la gala ANAA JA 41 ماله كارا‎ 


EA APAK GAN‏ الي يو ; جْدْالْمَغْرب ANA IA UEA‏ بق 
EL akasa AI MAK‏ متخ يك العضاء JAN ap sis Aas‏ 


1029. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim dari 'Abdullah bin 
'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika 
perjalanan mendesak, Beliau menangguhkan shalat Maghrib dan menggabungkannya 
bersama shalat 'Isya"". Berkata, Salim: "Dan 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu 
mengerjakannya juga bila terdesak (tergesa-gesa) dalam perjalanan". Al Laits menambahkan 
dan berkata, telah menceritakan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab: Salim berkata: Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhuma menggabungkan antara shalat Maghrib dan 'Isya' saat berada di 
Muzdalifah. Salim berkata, lagi: "Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma mengakhirkan shalat 
Maghrib karena hendak menolong isterinya Shafiyah binti Abu 'Ubaid (yang sedang sakit). 


Aku katakan kepadanya: "Mari kita dirikan shalat?!". Dia menjawab: "Terus saja berjalan". 
Aku katakan lagi: " Mari kita dirikan shalat?!". Dia menjawab: "Terus saja berjalan". Hingga 
ketika perjalanan sudah mencapai dua atau tiga mil, dia turun lalu mendirikan shalat. Setelah 
selesai dia berkata: "Beginilah, aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat bila dalam keadaan terdesak dalam perjalanannya". Dan berkata, 
'Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu: "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika 
perjalanan mendesak, Beliau menangguhkan shalat Maghrib, kemudian Beliau mengerjakan 
tiga raka'at lalu salam. Kemudian diam sejenak lalu mengerjakan shalat 'Isya' dengan dua 
raka'at lalu salam. Beliau tidak bertasbih (mengerjakan shalat sunnah) setelah shalat 'Isya' 
hingga Beliau bangun di penghujung malam”. 


Bab: Shalat Sunnah di atas Kendaraan dan Menghadap Mengikuti Arah Kendaraan 


IM 


KAN TA Peace JG JAYA ME AS NGANA 2 HE 5 


A 


pigi اليه حيتتو‎ AN NATA puas Par BIS AE a 


1030. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul 'Abdullah'laa berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az 
Zuhriy dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah dari bapaknya berkata, "Aku melihat Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam shalat diatas hewan tunggangannya kearah mana saja hewan 
tunggangannya berjalan". 


عو کو AK,‏ 


5 PA BAE BANI ا يَحَيَى محمد ر‎ 
KN ر كنيعي‎ a BA IA سكم گان‎ sal ISA 


1031. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syaiban dari Yahya dari Muhammad bin 'Abdurrahman bahwa Jabir bin 'Abdullah telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendirikan shalat sunnat 
sambil mengendarai hewan tunggangannya dalam keadaan tidak menghadap qiblat". 


PEN قال و‎ BENERAN ga PA SI ES SS 
كَانَ يَفْعلهُ‎ Ya عَلَيسَاوَ 33 ورا الك صل‎ E pada يُصَلعَلَ‎ EN Ge 


1032. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'a'laa bin Hammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Wuhaib berkata, telah menceritakan kepada kami Musa bin 
'Ugbah dari Nafi' berkata: " Ibnu 'Umar radliallahu 'anhumaa pernah mengerjakan shalat 
diatas hewan tunggangannya dan juga shalat witir dan dia mengabarkan bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakannya pula". 


Bab: Shalat Sunnah di atas Kendaraan dengan Isyarat 


TEA gagal MES LAH Sa‏ حَدَتْمَاعَبَدَاللَّهبَيُدِينَا قال كَانَعَبَّدُ 
ANA‏ رضي Pa PN APA AN BPA‏ جَهت يو مئود گر NE‏ 
Wan £ ANTA n‏ سَلَّمَ كَانَيَفْعلهُ 


1033. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul 'Aziz bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Dinar 
berkata: 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu pernah mengerjakan shalat dalam safarnya 
diatas hewan tunggangannya kearah manapun ia menghadap dengan cara memberi isyarat. 
Dan dia memberitakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga pernah mengerjakan 
seperti itu. 


Bab: Turun dari Kendaraan Bila Akan Melaksankan Shalat Fardlu 


2 IM 4 
i 2 - » G هو مهو‎ 2 gp s5 7 ویو‎ AN 255 NG A و‎ Pe a 


# 


3G 


bana Panja pasa salt Par Ajeng es ال‎ PA aka 303 AE 
5 Sana Kas Iga: KN SA ول‎ SEE Ba بر أسە قبل ايو جد‎ 


ITE SAE FEASA‏ گان عبد اله ن KE‏ رَضِي WAE AN‏ صل 
bab as ua 55 JAM aa JS‏ كَانَوَجْهَدُكَالَابَنُعْمَرَوَ TT‏ 


a; Sg Jaa Ya i DA جه و يو تر‎ a idades pelan sané 


1034. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah bahwa 'Amir bin 
Rabi'ah mengabarkannya berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di 
atas hewan tunggangannya bertasbih dengan memberi isyarat dengan kepala beliau kearah 
mana saja hewan tunggangannya menghadap. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
pernah melakukan seperti ini untuk shalat-shalat wajib". Dan berkata, Al Laits telah 
menceritakan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata; Telah berkata, Salim: 'Abdullah 
bin 'Umar radliallahu 'anhua ketika bepergian pernah shalat malam diatas tunggangannya ke 
arah mana saja tunggangannya menghadap. berkata, Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat sunnat diatas tunggangan 
Beliau ke arah mana saja menghadap dan juga melaksanakan shalat witir di atasnya. Hanya 
saja Beliau tidak melaksanakan yang demikian untuk shalat wajib". 


PATI بن کو‎ NE AAA EA NAS JELAS 


w 


IN AE BAN lo A : SALAM AH 
ajah AI SAS 5 AKA 


1035. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari Yahya dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Tsauban berkata, 
telah menceritakan kepada saya Jabir bin 'Abdullah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mendirikan shalat diatas hewan tunggangannya menghadap ke Timur. Jika Beliau hendak 
melaksanakan shalat wajib, maka Beliau turun dan melaksanakannya dengan menghadap 
qiblat". 


Bab: Shalat Sunnah di atas Keledai 


PNJ AA IE TEA SIS AH قال‎ Aa AN SS 


LA 
r IM rata 2G 


HE SA gang Ii Hen ل‎ ar 


ra 
2 - 


AA NA NAN Ae Pasi رار‎ 


IE AN San AA AMA an PE و‎ 


Bis‏ و 


1036. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada 
kami Habban berkata, Hammam berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Sirin 
berkata: "Kami menemui Anas bin Malik radliallahu "anhu sekembalinya dia dari negeri Syam 
di daerah 'Ainu Tamar. Aku melihat dia sedang shalat di atas keledai dan menghadap ke 
samping yaitu sebelah kiri arah giblat. Maka aku tanyakan kepadanya: "Aku melihat anda 
shalat tidak menghadap qiblat?" Maka dia menjawab: "Seandainya aku tidak melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan seperti itu pasti aku pun tidak akan 
mengerjakannya". Dan diriwayatkan oleh Ibrahim bin Thahman dari Hajjaj dari Anas bin Sirin 
dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Orang Yang Tidak Melaksanakan Shalat-shalat Sunnah dalam Perjalanan, Baik 
Shalat Sunnah Ba'diyah Maupun Oabliyah 


LA 


PE jaki NASA SN mw Kat حَدَكْنَايَحْيَى‎ 
BEA asa WI en ص‎ BIAN رَضِيَ‎ gada TT 
kasi اشر‎ ÁJ KAN $ AEE SA 

1037. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 


kepada saya Ibnu Wahb berkata, telah menceritakan kepada saya 'Umar bin Muhammad 
bahwa Hafsh bin 'Ashim menceritakan kepadanya berkata; " Ibnu 'Umar radliallahu 


'anhumaa mengadakan perjalanan lalu berkata: "Aku pernah menemani Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan aku tidak melihat Beliau melaksanakan shalat sunnah dalam safarnya". 
Dan Allah subhanahu wata'ala telah berfirman: "Sungguh telah ada pada (diri) Rasulullah itu 
suri teladan yang baik bagimu". (QS. Ahzab 21). 


Z Wd 


Ja MAIN N بن َف بن عاص‎ AA يعد‎ AA قال‎ AAS 
وَعْمَرَ‎ KN 5 عَلَ ر‎ PANGAN PIK a sa ال صل‎ Asa 
HE US$ bera 


1038. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari 'Isa bin Hafsh bin 'Ashim berkata, telah menceritakan kepada saya Bapakku 
bahwasanya dia mendengar Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Aku pernah 
menemani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika safar (bepergian), selama kepergian 
itu Beliau tidak lebih melaksanakan shalat kecuali dua raka'at. Begitu juga dengan Abu Bakar, 
'Umar dan "Utsman radliallahu 'anhum. 


Bab: Orang Yang Melaksanakan Shalat-shalat Sunnah dalam Perjalanan, Baik Shalat 
Sunnah Ba'diyah Maupun Oabliyah 


A 4 LA LA ag 


NAME ES ag و‎ gak KASI AE Jain MENGA 


5 


sik عله عَكَيَهِوَسَلَّمَ‎ Hp PAS > a ع‎ SAN Jeda sae Para Z DIA 


WA MP PA 


EEV WEA A aas a sah babas a Jk NGA 

ل ١م‏ م A KAL‏ ر 2 2 Ep (SL ANG AN T‏ و EH‏ بن عر 
Maap Ya‏ ب و Giollae o rate‏ 
AJL ea Aa gi‏ على طهر Ss‏ 


1039. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dari Ibnu Abu Laila berkata, telah mengabarkan kepada 
kami seseorang bahwasanya dia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan 
shalat dhuha. Sedangkan Ummu Hani' menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
saat hari Penaklukan Makkah, Beliau mandi di rumahnya kemudian shalat delapan raka'at. 
(Katanya): "Aku belum pernah sekalipun melihat Beliau melaksanakan shalat yang lebih 
ringan dari pada saat itu, namun Beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya". 
Berkata, Al Laits telah menceritakan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah 
menceritakan kepada saya 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah bahwa bapaknya mengabarkan 
kepadanya bahwa dia melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat sunnat 
dalam perjalanan (safarnya) di atas punggung hewan tunggangannya ke mana saja arah 
menghadapnya." 


rad 


PENA سال‎ GANING NGE Sa AH a SISA 


AAN سَبَحُعَلَ طهر رَاحِلَتِوِحَيتُ‎ a EA AAN PE 
A 
AA £ KELNA jap 


1040. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan 
shalat sunnah diatas punggung hewan tunggangannya ke arah manapun ia menghadap 
dengan cara memberi isyarat dengan kepala Beliau". Dan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
juga melakukan hal yang demikian itu. 


Bab: Menjama' (Menggabungkan Pelaksanaan) Shalat Maghrib dan Isya' 


ke ÊNGG Ié lê dé NGA NGANG اله قال‎ ai SS 


ra 


Aah ab aa ANE Se AN sa 


SENAI AS JOS a یحی بن أي گر نع کر‎ 
SE Na A pads PA art sengatan 
J6 EÁ, U 

SIAM SANG MASAI tan das D LAN 


ála gaiei DIN oé sake PSI 


1041. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan berkata, Aku mendengar Az Zuhriy dari Salim dari bapaknya berkata: 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggabungkan (menjama') shalat Maghrib dan 
shalat 'Isya' bila terdesak (tergesa-gesa) dalam perjalanan". Dan berkata, Ibrahim bin 
Thohman dari Al Husain Al Mu'alim dari Yahya bin Abu Katsir dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah menggabungkan 
shalat Zhuhur dan shalat 'Ashar bila sedang dalam perjalanan dan menggabungkan shalat 
Maghrib dan shalat 'Isya'. Dan dari Husain dari Yahya bin Abu Katsir dari Hafsh bin 
'Ubaidullah bin Anas dari Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menggabungkan shalat Maghrib dan shalat 'Isya' dalam perjalanan". Hadits 
ini diikuti pula oleh "Ali bin Al Mubarak dan Harb dari Yahya dari Hafsh dari Anas bahwa Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam menjama'. 


a ¢ 


Bab: Apakah Tetap Mengumandangkan Adzan dan Igamat Ketika Menjama' 
Maghrib dan 'Isya' 


LPG PNG EN JAS AE‏ انى مر رضي اه 


4 


PEN KANG PSA EA Ida saske: AI IAI AE JELAS 


P 


جع يهاو بن لاء قال سال و ENGGA NYA A‏ 


A w A A و‎ 2 w - a Z 2 4 w و‎ w - > 
LAN ata. کی‎ AN LIL AN 3 BL NN NGK AN gala SA LAR A TAN A 
Nagan 2 R A SS > A SAN 
A 
JAN ap sis Se Satya Sa SANG LS, Pua 34 


1042. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim dari 'Abdullah bin 
'Umar radliallahu "anhu berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika 
perjalanan mendesak, Beliau menangguhkan shalat Maghrib dan menggabungkannya 
bersama shalat 'Isya"". Berkata, Salim: "Dan 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu 
mengerjakannya juga bila terdesak (tergesa-gesa) dalam perjalanan. Beliau hanya 
melaksanakan shalat Maghrib sebanyak tiga raka'at lalu salam. Kemudian berdiam sejenak 
lalu melaksanakan shalat 'Isya' sebanyak dua raka'at dan dia tidak menyelingi diantara 
keduanya dengan shalat sunnah satu raka'atpun dan juga tidak sesudahnya hingga Beliau 
bangun di penghujung malam (untuk shalat malam). 


Pan pa MAI بقع عزاو اونا ا ا نه‎ 
K بّنْ‎ gak BE يَحْيَى‎ NGNE Sein A داد‎ SE SSS Gn Un 


wil كَاَيَجَمَُ‎ Ala padi AES اله‎ JANG A SÁ رضي‎ San 


NGANAN‏ يَعْنِي الْمَغْربَ وَالْعِشَاءَ 


1043. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdush 
Shamad bin 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Harb telah menceritakan kepada 
kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada saya Hafsh bin 'Ubaidullah bin Anas bahwa 
Anas radliallahu "anhu menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menjama' (menggabungkan) dua shalat ini ketika dalam perjalanan, yaitu shalat 
Maghrib dan 'Isya'. 


Bab: Memundurkan Pelaksanaan Shalat Zhuhur Sampai 'Ashar (Jama' Ta'khir) bila 
Berangkat Bepergian Sebelum Matahari Condong ke Arah Barat 


seng denah SALA Jak a NG NG nail NS AS 


Sada PLN AAN PSS ala sala Mat DIAN NGE Geng 
Se CA anna rai 


1044. Telah menceritakan kepada kami Hassan Al Waasithiy berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Mufadhdhal bin Fadhalah dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila berangkat bepergian 
sebelum matahari condong, Beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengakhirkan pelaksanaan 
shalat zhuhur hingga waktu shalat 'Ashar lalu menggabungkan (jama') keduanya. Dan bila 
berangkat setelah matahari condong, Beliau laksanakan shalat Zhuhur terlebih dahulu 
kemudian setelah itu berangkat". 


Bab: Apabila Berangkat Bepergian Setelah Matahari Condong ke Barat, Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa salam Shalat Zhuhur Terlebih Dahulu 


Jas PER AI NATA ید قال د‎ PTIK Pa 


A A 


Bu 


4 
Pa A 8 


IS 3 ání LANG SS NG a ad EN Je NI A 
4 g A ر‎ 56 Z » 7 2 KNA INN Age, 
PAN IIS ANIS EME GBU Ka 


1045. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Mufadhdhal bin Fadhalah dari "Ugail dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bila berangkat bepergian 
sebelum matahari condong, Beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengakhirkan pelaksanaan 
shalat zhuhur hingga waktu shalat 'Ashar, lantas beliau singgah lalu menggabungkan (jamah) 
keduanya. Dan bila matahari condong sebelum berangkat, Beliau laksanakan shalat Zhuhur 
terlebih dahulu kemudian setelah itu berangkat". 


Bab: Shalat dengan Duduk 


Aah A 5‏ = 8 2 کر کر و 2 soal‏ 24 0 
KB‏ بن مر PAS Aoi An a‏ را سا Ge‏ ال اجا كلدت صر 


wi 


API AMA AAK BAS َف يته وهو شاك قصل جَالِسَاوَصَلٌَ‎ Lam A 
Ha EAA TALET spala el ANA 
اوَإِذَارَقمَقَارَقَعُوا‎ SS بۇ بو اڌار‎ PAN ISI ES ANA yA 


1046. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah 
dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah shalat di rumahnya ketika Belliau sedang sakit hingga shalat dengan duduk. Saat itu 
di belakang Beliau ada orang-orang mengikuti shalat dengan berdiri. Maka Beliau memnberi 
isyarat kepada mereka agar shalat dengan duduk. Setelah selesai Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Maka bila dia ruku', ruku'lah kalian dan bila dia 
mengangkat (kepala), maka angkatlah (kepala) kalian". 


PN SAS‏ نعي قال Nagi A Et Fa NE NGE‏ رضي BAL NGE‏ رَسُول 


Pa KR Ka 42 1 


il‏ الله AAN AA, TAN Ya EERENS‏ و 


| rag AH) AK كب فكي‎ Wen 2 HUM Ja LG اف داو‎ AT KPA NGA SAI 
KN AAA TRI KÊN) SL, 336 5615 


1047. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhriy dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah terjatuh dari kudanya dan mengalami cedera pada bagian 
kanan badan Beliau. Saat kami datang menjemput Beliau, tiba-tiba masuk waktu shalat. 
Maka Beliau melaksanakan shalat dengan duduk, maka kami pun turut shalat dengan duduk. 
Maka Beliau bersabda: "Sesungguhnya imam diangkat untuk diikuti. Bila ia telah membaca 
takbir maka bertakbirlah kalian dan bila ia telah ruku', ruku'lah kalian dan bila dia telah 
bangkit berdiri, bangkitlah kalian dan bila ia berkata, sami'allahu liman hamidah, ucapkanlah 
oleh kalian: rabbanaa wa lakal hamdu". 


- 
- - 
SA‏ ور دو و دسم ر - 


KE Na Ha aa Daun 
ag: KANAN و‎ Baba para AN aan TEE Go sue ابن‎ pe 
A 


E انب حصين و‎ Peran EA TIA IA NONG 


HA OB) NGANG JE عنص اة الو‎ ala pal Je ANG SERI jaka 


726 


AH) Ala KANA AAS so Ala EO era TA 


1048. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Rauh bin 'Ubadah telah mengabarkan kepada kami Husain dari 'Abdullah bin 
Buraidah dari 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhu bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, dan telah mengabarkan kepada kami Ishag berkata, telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdush Shamad berkata, Aku mendengar Bapakku berkata, 
telah menceritakan kepada kami Al husain dari Abu Buraidah berkata, telah menceritakan 
kepada saya 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhu yang saat itu sedang menderita sakit wasir 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang 
seseorang yang melaksanakan shalat dengan duduk. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Jika ia shalat dengan berdiri maka itu lebih utama. Dan siapa yang 
melaksanakan shalat dengan duduk maka baginya setengah pahala dari orang yang shalat 
dengan berdiri dan siapa yang shalat dengan tidur (berbaring) maka baginya setengah 
pahala orang yang shalat dengan duduk". 


Bab: Shalat Orang Yang Duduk Dengan Isyarat 


EN PA AAN SAS HEB PE JB Paha PSS 
A x 5 2 


و ر LA‏ 


AG 22 5 4 0 م 27 ور‎ 2 2 5 KANG جاع‎ 27 Ta Kap 
الله‎ a 0 كَانَرَجَلامَبَسُورَاوَقَالَأبُومَعْمَرمَرَّهَعَنَعِمْرَانَ بن حصن قال‎ suma; 


AS A Aga 5 Jadah ME Tana NGANG AGR sala saii 


r 
A 


Wal Ko ani An Ma e Sm AA 


1049. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada 
kami "Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'alim dari 
'Abdullah bin Buraidah bahwa 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhu adalah seorang yang 
pernah menderita sakit wasir. Dan suatu kali Abu Ma'mar berkata, dari Hushain yang 
berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam tentang seseorang 
yang melaksanakan shalat dengan duduk. Maka Beliau shallallahu "alaihi wasallam 
menjawab: "Siapa yang shalat dengan berdiri maka itu lebih utama. Dan siapa yang 
melaksanakan shalat dengan duduk maka baginya setengah pahala dari orang yang shalat 
dengan berdiri dan siapa yang shalat dengan tidur (berbaring) maka baginya setengah 
pahala orang yang shalat dengan duduk". Berkata, Abu 'Abdullah: "Menurutku yang 
dimaksud dengan tidur adalah berbaring." 


Bab: Jika Tidak Mampu Duduk, Maka Shalat Dengan Berbaring 
ISN ANGE ANAN k TAN Sa NG lgb Pa PSA IE KE SS 
NI bêk PEE BEN Ba ماه قال گات‎ a غم‎ 


1050. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari 'Abdullah dari Ibrahim bin Thohman 
berkata, telah menceritakan kepada saya Al Husain Al Muktib dari Abu Buraidah dari 'Imrah 
bin Hushain radliallahu 'anhu berkata: "Suatu kali aku menderita sakit wasir lalu aku 
tanyakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang cara shalat. Maka Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak sanggup 
lakukanlah dengan duduk dan bila tidak sanggup juga lakukanlah dengan berbaring pada 
salah satu sisi badan". 


Bab: Ketika Seseorang Shalat Dengan Duduk Kemudian Dia Merasa Sudah Sehat 
Atau Merasa Lebih Baik Maka Dia Boleh Meneruskan Sisa Shalatnya Dengan Berdiri 


A 55 دي ور‎ 0 Pa Dad 
a Ka aa KAB gg بن ي‎ ANAKE SAS 


A 


P 
- Lk 
ع‎ A PARA TAS و‎ 4 


Ga Ai LE II ASA SA oa all 
Z ر صر‎ Lead 2G 00 - 4 e e 7 A A رص‎ 
امن كلاذينآيَدَأَوَ أ‎ PTE BIL, SA 


1051. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
Ummul Mukminin bahwasanya ia mengabarinya bahwa ia tidak pernah melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam sekalipun mendirikan shalat malam dengan duduk hingga beliau 
beranjak tua. Saat tua itulah Beliau membaca surat dengan duduk, hingga jika Beliau akan 


ruku' maka Beliau berdiri dan Beliau baca sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat kemudian 
Beliau ruku'. 


4 2,72 ر‎ D و‎ IESE ANG? 7 2 aa Prana 
ANA aed Ja NN PES امالك‎ AS ea Mai 


PAN NAN AA SEN AN ی ری ا ا مون رضي‎ RON 


LA LA 
A 4 


aas‏ ليسا 323 BA Da PSA iya BB AI‏ بَعين 
SENANG SIA ui Dadakan PS An sat‏ 
É NAMA‏ وَإِنْ AR LS‏ ضط 


1052. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Yazid dan Abu An-Nadhir sahaya 'Umar bin 'Ubaidullah 
dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari 'Aisyah Ummul Mukminin radliallahu 'anha bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat dengan duduk dan Beliau 
membaca surat sambil duduk. Bila sedikit tersisa dari bacaannya sekitar tiga puluh atau 
empat puluh ayat, maka Beliau berdiri dan melanjutkan bacaannya itu dengan berdiri. 
Kemudian Beliau ruku' lalu sujud', Kemudian Beliau melakukan seperti itu pada raka'at 
kedua. Bila Beliau telah menyelesaikan shalatnya, Beliau melihat (kepadaku). Bila aku telah 


bangun maka Beliau mengajak aku berbincang dan bila aku masih tidur, maka Beliau 
berbaring". 


A55 NN Pa 
به‎ 


Bab: Tahajjud di Malam Hari 


pas VERENE 5 Kai. SAN 


A 


Pd A AG 


o جد‎ JAN امن‎ ka AAA صل‎ NG IE رضي‎ 
اتِوَلْأَرْضِوَمَنَفِيِنَوَلَكَالْحَمَدَاَنَتَ‎ Pa اتِوَلْأَرْضِوَمَنْفِينَوَ‎ 7 


£ 


2 ا‎ KAN Mel SE ملك اله‎ CIA 33 23 (SA ega 
مَنْ فين‎ 


P Peran RA لقنا 52233 قَوَلِكَحَنَّ وَالِجَنَّهحَنَّ وَالتَّارُ‎ IN AZ 43 


BELAKA, EMI, EÉ BA LIA ALAHAN SAN م حقو‎ 1-4 


SA PEATE See JERSI BEE AI 


5-0 


N 


1 ےار چو رر‎ 23 ANG NA? ب‎ PARA ANA ai 
ل وَلَافُوَة إلا‎ IKA Ae NEN ALE عير‎ EAEE الم خر‎ 


“ ا 


AE ۴ 2| SIA رضي اله‎ MEA AA 0 قال سَلجمانة نايم‎ Ká j6 á با‎ 
at NGA 


1053. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abu Muslim dari 
Thawus bahwa dia mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bila berdiri melaksanakan shalat malam, Beliau memulainya dengan 
membaca doa (istiftah: "Allahumma lakal hamdu. Anta gayyumus samaawaati wal ardhi wa 
man fiihinna. Wa lakal hamdu lakal mulkus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal 
hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal hamdu anta malikus 
samaawaati wal ardhi. Wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa ligao-ukal haqq wa 
gaulukal hagg wal jannatul hagg wan naarul hagg wan nabiyyuuna hagg wa muhammadun 
shallallhu wa salam hagg was saa'atu hag. Allahumma laka aslamtu wa bika aamantu wa 
'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khashamtu wa ilaika haakamtu, faghfirlii maa 
gaddamtu wa maa akhkhartu wa maa asrartu wa maa 'Abdullah'lantu antal mugaddimu wa 
antal mu'akhiru laa ilaaha illaa anta" aw "laa ilaaha ghoiruka". ("Ya Allah bagiMulah segala 
pujian. Engkaulah Yang Maha Memelihara langit dan bumi serta apa yang ada pada 
keduanya. Dan bagiMulah segala pujian, milikMu kerajaan langit dan bumi serta apa yang 
ada pada keduanya. Dan bagiMu segala pujian, Engkau cahaya langit dan bumi dan apa yang 
ada pada keduanya. Dan bagiMu segala pujian, Engkaulah raja di langit dan di bumi serta apa 
yang ada pada keduanya. Dan bagiMulah segala puian, Engkaulah Al Hag (Yang Maha Benar), 
dan janjiMu hag (benar adanya), dan perjumpaan dengaMu adalah benar, firmanMu benar, 
surga adalah benar, neraka adalah benar, dan para nabiMu benar, Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam benar dan hari giyamat benar. Ya Allah, kepadaMulah aku berserah diri, 
kepadaMulah aku beriman, kepadaMu lah aku bertawakal, kepadaMulah aku bertaubat 
(kembali), karena hujah yang Kau berikan kepadaku aku memusuhi siapapun yang 
menentang (syareat-Mu) dan kepadaMu aku berhukum. Ampunilah aku dari dosa yang lalu 
maupun yang akan datang, yang aku sembunyikan atau yang aku tampakkan. Engkaulah 
yang Awal dan yang Akhir dan tidak ada ilah yang berhag disembah selain Engkau atau tidak 
ada ilah selainMu" Berkata, Sufyan; Dan ditambahkan oleh 'Abdul Karim Abu Umayah: "Wa 
laa haula wa laa guwwata illaa billah" (Tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau). Berkata, 
Sufyan dari Sulaiman bin Abu Muslim dia mendengarnya dari Thawus dari Ibnu "Abbas 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Keutamaan Shalat Malam 


KA TA حَدَ‎ JGS pasa, bai حو‎ Sa a م لود‎ 


SINI na Jne JANGE Sasi Na 
63 GAN E ANA A 43 212A الله‎ eá ا‎ 3 LAM 
م‎ PA 


saga a SEBELAS, pelayan Pat Aam wa 


A NYA Sio adha 
BEA AI TS SAN AE) 206 


sa, قَدَهَبَابي‎ en GAL 


.. “ 


PA 


- A 4 2 
ااا‎ AA gka 
P £ r = A 


SEM ES PAN دوه‎ LAN AN jag لاه‎ E FAJI DANG 
KN J AIA AAAA fág jeki PN yang 


1054. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hisyam berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar. Dan 
diceritakan juga, telah menceritakan kepada saya Mahmud berkata, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdur Razaag berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy 
dari Salim dari Bapaknya radliallahu "anhu berkata: "Sudah menjadi kebiasaan seseorang 
pada masa hidup Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila bermimpi, biasanya dia 
menceritakannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Aku pun berharap bermimpi 
hingga aku dapat mengisahkannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu 
aku masih remaja. Pada suatu hari di jaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam aku tidur 
di masjid lalu aku bermimpi ada dua malaikat memegangku lalu membawaku ke dalam 
neraka, aku melihat neraka yang ternyata adalah lubang besar bagaikan lubang sumur (atau 
jurang). Neraka itu memiliki dua emperan dan aku melihat di dalamnya ada orang-orang 
yang sebelumnya aku sudah mengenal mereka. Dengan melihat mereka, membuat aku 
berkata,: "Aku berlindung kepada Allah dari neraka" Dia berkata,: "Kemudian kami berjumpa 
dengan malaikat lain lalu dia berkata, kepadaku: "Janganlah kamu takut". Kemudian aku 
ceritakan mimpiku itu kepada Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Beliau pun bersabda: "Sungguh 'Abdullah (bin "Umar) 
adalah seorang yang beruntung (bahagia) bila dia mendirikan shalat malam". Setelah 
peristiwa ini 'Abdullah bin "Umar tidak tidur malam kecuali sedikit". 


Bab: Memperlama Sujud Dalam Shalat Malam (Tahajjud) 


r 


SAEN AN A EAE E eS 


ra 


AA MAY BANA AH گان یم‎ das A 


A Loz 


kaa sg 4 Le TT 


1055. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bahwa 'Aisyah 
radliallahu 'anha mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengerjakan shalat sebelas raka'at, satu sujud shalat Beliau lamanya sepanjang bacaan lima 
puluh ayat dari kalian sebelum Beliau mengangkat kepalanya, dan beliau melakukan ruku' 
dua raka'at (shalat sunnah) sebelum shalat Subuh kemudian Beliau berbaring pada sebelah 
kanan badan Beliau hingga datang mu'adzin menyerukan shalat". 


Bab: Meninggalkan Shalat Malam Bagi Orang Sakit 


NATS KALA KEB عت جديا يَأ يول‎ LANG AN dip rs abon 
AAI يقلي و‎ kan 


1056. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Al Aswad berkata: Aku mendengar Jundab berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menderita sakit hingga Beliau tidak mendirikan shalat malam selama satu 
atau dua malam". 


As اور‎ 


KE ge AE AE Ga a ANE AAS Ie Sara 


(GA as yan = e Neg edan AENA Mn NE 
NO AN JA BEAN Dul a 


1057. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Sufyan dari Al Aswad bin Qais dari Jundab bin 'Abdullah radliallahu 'anhu 
berkata: "Malaikat Jibril Alaihissalam sekian lama tidak datang menyampaikan wahyu 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hingga kemudian ada seorang wanita Ouraisy 
berkata: "Syetannya telah meninggalkannya". Maka turunlah surah Adh-Dhuha: "Wadh 
dhuhaa wal laili idza sajaa. Maa wadda'aka rabbuka wa galaa" (Demi waktu dhuha (matahari 
sepenggalahan naik) dan demi malam apabila telah sunyi (gelap). Rabbmu tiada 
meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu") (QS. Adhdhuha 1-3). 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam Sangat Menganjurkan Shalat Malam dan 
Shalat-SahalaT Sunnah Lainnya Namun Tidak Mewajibkannya. Nabi Shallallahu 
'alaihi wa salam Pernah Mengetuk Pintu Rumah 'Ali dan Fathimah RAa Untuk 
Membangunklan Mereka Melaksanakan Shalat Malam 


ker AK, 


An nas MN WEEE SEA KAYA NA NS 


Z 72 41 P 4 ai و‎ A 
PAN NP PIN AJA Ki a 7 e WAEA 
2 A Fa - ا‎ 
ريه فيالآخرة‎ LAN gia ب‎ MA PE اجب‎ AI ANGKA 


1058. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Hind binti Al 
Harits dari Ummu Salamah radliallahu 'anha bahwa pada suatu malam Nabi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam terbangun lalu bersabda: "Subhaanallah (Maha suci Allah), fitnah apakah 
yang diturunkan pada malam ini? Dan apa yang diturunkan pada dua 
perbendaharaan/kekayaan (Ramawi dan Parsi)?" Siapa yang membangunkan orang-orang 
yang ada di kamar-kamar (maksudnya isteri-isterinya)?, karena betapa banyak orang hidup 
menikmati nikmat-nikmat dari Allah di dunia ini namun akan telanjang nanti di akhirat (tidak 
mendapatkan kebaikan) ". 


gt AN ا‎ Be 2 AG TA mn Aa 


Dan : AL SA EP AT Ma AN TAS AA 
Wen AAS STA a E Ae 


SRI ITA ng ana sasa 
Tag 


1059. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Ali bin Husain bahwa 
Husain bin "Ali mengabarkannya bahwa 'Ali bin Abu Tholib radliallahu 'anhu menceritakan 
kepadanya bahwa pada suatu malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membangunkan 
dia dan Fathimah putri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Mengapa kalian tidak 
shalat malam? Maka aku (Ali) menjawab: "Wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami ada di tangan 
Allah, jika Dia menghendaki membangunkan kami pasti kami akan bangun juga". Maka 
Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berpaling pergi ketika kami mengatakan seperti itu dan 
Beliau tidak berkata sepatah katapun. Kemudian aku mendengar ketika Beliau pergi sambil 
memukul pahanya berkata: "Memang manusia adalah makhluk yang paling banyak 
membantah. (OS Al Kahfi: 54). 


يم واو ا 1212 وم 
REA‏ الي يرشت قال Yah NG AAS AE MEA EA‏ 

Gain E ES ne NAT Pa nak ah‏ به 

tar‏ غ AA‏ رسو ai Aan bagasi‏ کے ا کر وہ 

1060. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, 
"Tidaklah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam meninggalkan suatu amal padahal Beliau 
mencintai amal tersebut melainkan karena Beliau khawatir nanti orang-orang akan ikut 


mengamalkannya sehingga diwajibkan buat mereka. Dan tidaklah Beliau melaksanakan 
shalat Dhuha sekalipun kecuali pasti aku ikut melaksanakannya". 


Kia, KAI Se داع ا قلا‎ 
الْمَسْحِدِفَصَلَّ بصا‎ GAN Je eka parit Ar D D a SA 
1 Tn Da الىّ‎ e sni ا الاس‎ 


ZA‏ ا TA wW‏ ا وا م تتن 
E Si‏ ص rn an saki Sk‏ 


LAN 


1061. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah Ummul Mu'minin 
radliallahu 'anha berkata: "Pada suatu malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat di masjid, maka orang-oang mengikuti shalat Beliau. Pada malam 
berikutnya Beliau kembali melaksanakan shalat di masjid dan orang-orang yang mengikuti 
bertambah banyak. Pada malam ketiga atau keempat, orang-orang banyak sudah berkumpul 
namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak keluar untuk shalat bersama mereka. 
Ketika pagi harinya, Beliau bersabda: "Sungguh aku mengetahui apa yang kalian lakukan tadi 
malam dan tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar shalat bersama kalian. Hanya saja 
aku khawatir nanti diwajibkan atas kalian". Kejadian ini di bulan Ramadhan. 


Bab: Lamanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam Mendirikan Shalat Malam Hingga 
Kedua Kaki Beliau Bengkak-bengkak. 


rg 


dá EI EN ضى‎ i AAN EA EP کے فا ا‎ EA 
يقو‎ tari بو نعيم‎ 
15 KAK FIS BENER IRI كر‎ AA GAN يفو‎ anaké 


1062. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Mis'ar dari Ziyad berkata; aku mendengar Al Mughirah radliallahu 'anhu berkata; 
"Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bangun untuk mendirikan shalat (malam) hingga 
tampak bengkak pada kaki atau betis, Beliau dimintai keterangan tentangnya. Maka Beliau 
menjawab: "Apakah memang tidak sepatutnya aku menjadi hamba yang bersyukur?" 


Bab: Orang Yang Tertidur Hingga Tiba Waktu Sahar (Akhir Malam) 


KERAS ya 33 Iga ON Ma AE AE ENG عبد اف قال‎ POA 0 


الله ر A3 A‏ رضي TA‏ حر a gah EN AA‏ قال ا حب الصلاة 


LA 
ya 


إل ال صلا کا ۇ HA Juta‏ و MI ANE‏ دادو ۶ gi JAS‏ 


ر ر 3ر ر دو ورو TA NA‏ رو Z‏ 
PANAS‏ يصو يماو A‏ 


1063. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Dinar bahwa 'Amru bin Aus 
mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radliallahu 'anhu'anhuma 
mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah berkata kepadanya: 
"Shalat yang paling Allah cintai adalah shalatnya Nabi Daud Alaihissalam dan shaum (puasa) 
yang paling Allah cintai adalah shaumnya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud Alaihissalam 
tidur hingga pertengahan malam lalu shalat pada sepertiganya kemudian tidur kembali pada 
seperenam akhir malamnya. Dan Nabi Daud Alaihissalam shaum sehari dan berbuka sehari". 


AAA, 


2 p K سم و 5 > ساس‎ 2 ra 0 - 
LÊNGÊN NG AE ESEI NAN عَبَدَانْكَال‎ SIS 


MA مَنَى‎ LEAN elo AAN Je JI JANGGAN رضي‎ 


A 


BIAN EN PENTAS A ana NENG 
Je AA 


1064. Telah menceritakan kepada saya 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada saya 
Bapakku dari Syu'bah dari Asy'atss Aku mendengar Bapakku berkata; Aku mendengar 
Masruq berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha, amal apakah yang 
paling disukai oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam? 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: 
"Amal yang ditekuni secara terus menerus". Aku bertanya lagi: "Kapan Beliau bangun 
malam?" 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: "Beliau bangun malam bila mendengar suara 
kokok ayam". Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Abu Al Ahwash dari Al 'Asy'ats berkata: "Jika Beliau mendengar 
suara kokok ayam Beliau bangun lalu shalat". 


PAM 


NG sab tê naka gi KNA اهيبن‎ PISA NG AE ga ya SAS 


¿0? 


fit SHA SAN کا ماني‎ eie MN 


1065. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'ad berkata, bapakku menceritakan dari Abu Salamah dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Tidaklah aku mendapatkan dia di sampingku saat datang waktu 
sahar (akhir malam menjelang Shubuh) kecuali dia dalam keadaan tidur". Yang dimaksud 
oleh 'Aisyah radliallahu 'anha adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Orang Yang Bangun di Waktu Sahar Lalu Mendirikan Shalat Malam Dan Tidak 
Tidur Lagi Hingga Melaksanakan Shalat Shubuh 


Pa 


PER AA E NE INA ب بی تر اھ کال‎ abs 


CAN ASEAN ربكاب رض‎ sala ALAN Ted ASMA a 
روو‎ Í 9 


Sa Gita : D SEK a 


1066. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata, telah menceritakan 
kepada Rauh berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Urubah dari Qatadah 
dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Zaid bin 
Tsabit radliallahu 'anhu makan sahur bersama. Setelah keduanya selesai makan sahurnya, 
maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bangkit untuk segera melaksanakan shalat, lalu Beliau 
mendirikan shalat". Kami bertanya kepada Anas radliallahu 'anhu: "Berapa tenggang waktu 
antara selesai makan sahur keduanya dengan awal shalatnya? Anas bin Malik radliallahu 
'anhu berkata,: "Kira-kira selama seorang membaca lima puluh ayat". 


Bab: Lama Berdiri Pada Shalat Malam 


4 ERAS 


AAAA >‏ 32 بن AN A Ep‏ ال رضي اله عه قال 
EN Je Ne‏ سام يكم SER‏ > مه G, pa jatah‏ وَمَاهَمَمَتَقَالَ 


Jaga LAA 


1067. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari 'Abdullah bin Mas'ud radliallahu 
'anhu berkata: Pada suatu malam aku pernah shalat malam bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Saat shalat itu Beliau terus saja berdiri hingga aku terbetik perasaan yang jelek". 
Kami tanyakan: "Apa perasaan jelekmu itu?" Dia menjawab: "Aku berkeinginan untuk duduk 
dan meninggalkan Nabi shallallahu "alaihi wasallam ". 


4 


Pei a غ اا عيذ‎ a 
SN Gad AG ص‎ gas JAN iya Sa NGGI NG la pa > ENAA 


1068. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Khalid bin 'Abdullah dari Hushain dari Abu Wa'il dari Hudzaifah radliallahu 'anhu bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila bangun malam untuk shalat tahajjud, Beliau 
menggosok dan membersihkan mulut Beliau dengan siwak". 


0 وو 
LAN‏ 


Bab: Bagaimana Cara Shalat Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam dan Berapa Raka'at 
Shalat Malam Yang Beliau Biasa Laksanakan?. 


PA 2 PA 
- 


PESANAN IE RN SBU EYE AN SA 


SA Sa SAS JI ÁN سول‎ Hn AJE 23 


1069. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah 
bahwa 'Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu berkata: Ada seseorang bertanya: "Wahai 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bagaimana cara shalat malam?" Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: " Dua dua (raka'at) dan jika kamu khawatir masuk waktu Shubuh 
witirlah dengan satu raka'at". 


MENGAN SA JG a uda‏ رضي TI‏ قال 
JAN 3 SEKS ALE da gal NAY AN aa hAois‏ 


1070. Telah menceritakan kepada kami Musadad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Jamrah dari Ibnu 'Abbas 


radliallahu 'anhuma berkata: "Shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah tiga belas 
raka'at, yaitu shalat malamnya". 


A 
1? وم‎ 


End PP LL 2 كرام م‎ Ai NGANG ر سوام‎ 
SEE NE Jen) AN ASN سی‎ ga Mae as NG) as 


IM 


0 0 ZAH a x 72s IN 2734 ر‎ a: (AE 2 وس‎ 22 
KUL pall AN Je AN AAA ضى‎ pa ET BAE 3 
PA ses PR EN EA 


1071. Telah menceritakan kepada kami Ishag berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Ubaidullah bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada kami Isra'il dari Abu Hushain dari 
Yahya bin Watstsab dari Masrug berkata; Aku bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha 
tentang shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di waktu malam. Maka dia radliallahu 
'anhu menjawab: "Tujuh atau sembilan atau sebelas raka'at selain dua raka'at sunnat Fajar". 


A 


AS 552 BN AAS 56 AEK AA TE KELAS 


1072. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Hanzholah dari Al Qasim bin Muhammad dari "Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat malamnya sebanyak tiga belas 
raka'at, termasuk witir dan dua raka'at sunnat Fajar". 


SEL AN بْنِمُحَمَّدِعَنَعَابِشَدَرَضِي‎ ma ALIS ES GI ate ae Ka ana 


Bab: Bangunnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam dari Tidur Beliau Untuk 
Mendirikan Shalat Malam dan Hulum Yang Berkenaan Dengan Kewajiban Yang 
Telah Dihapus Tentang Shalat Malam Sebagaimana Firman Allah Ta'ala OS al- 
Muzammil aat 20. 


yf 


4 و‎ Sg ANG ل ر ا ال ل 2 و لوق‎ Tian 
الله‎ aaa NA ڪن ير‎ PARA YAA My حَدثتاعبّدالعزيز‎ 


و 


ae Jah مهو‎ Kap GS SS yA El ta L hala gas و‎ LA SB 38 SI an 
SN AN ayang Ke مِنَهُشَيْكَاوَ‎ Me A2 
Kaya Le RI بو‎ AA Petra: 


1073. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepada saya Muhammad bin Ja'far dari Humaid bahwasanya dia mendengar 
Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa 
berbuka (tidak shaum sunnah) selama satu bulan hingga kami menduganya Beliau tidak 
pernah shaum selama itu, dan bila shaum seakan Beliau terus menerus shaum hingga kami 
menduganya Beliau tidak pernah berbuka sekalipun dalam bulan itu. Dan jika kamu hendak 
melihat Beliau pada suatu malam dalam keadaan shalat maka pasti kamu akan melihatnya 
dan tidak pula dalam posisi tertidur melainkan pasti kalian akan melihatnya pula dalam 
keadaan tertidur". Hadits ini diikuti pula oleh Sulaiman dan Abu Khalid Al Ahmar dari 
Humaid. 


Bab: Tali Setan Diikatkan Pada Tengkuk Seseorang Yang Tidur Hingga Tidak 
Mendirikan Shalat Malam 


ANN NE LEK TES PAN Si‏ ج َنأ يهر يَرَكَرَضِيَاللعَنَهُ 


4 -4 
| A 


MEA BIASA a Ei L: 2 Nas eagle zi 2A ونس انه‎ £ 
SES PURA Sela فتؤعكية ليل ويل كاز‎ Ket SO ps 
SN 8 PRA AU PALA PE! 2 CAR AH 


1074. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setan mengikat tengkuk kepala seseorang 
dari kalian saat dia tidur dengan tiga tali ikatan dan syaitan mengikatkannya sedemikian rupa 
sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya lalu (dikatakan) kamu akan melewati 
malam yang sangat panjang maka tidurlah dengan nyenyak. Jika dia bangun dan mengingat 
Allah maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian dia berwudhu' maka lepaslah tali yang 
lainnya dan bila ia mendirikan shalat lepaslah seluruh tali ikatan dan pada pagi harinya ia 
akan merasakan semangat dan kesegaran yang menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak 
melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya merasa tidak segar dan menjadi malas 
beraktifitas". 


22 EA 


Wa Jaan es ية قال‎ e aii JP 


Z 


AN gal A Ng pak Éh KK GEN ge 5 7 


7 | 


Wi MAN EA ga Arah NG ANAS NANG sa 


ra 


1075. Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Hisyam berkata, telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada kami 'Auf berkata, 
telah menceritakan kepada kami Abu Raja' berkata, telah menceritakan kepada kami 
Samurah bin Jundab radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang masalah 
mimpi. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adapun ta'wil mimpi seseorang yang 
memecahkan kepalanya dengan batu adalah dia mengambil Al Qur'an lalu ditinggalkannya 
kemudian dia tidur sehingga melalaikan shalat wajib". 


Bab: Jika Seseorang Tidur lalu Tidak Melaksanakanm Shalat Berarti Setan 
Mengencingi Telinganya 


As اور‎ 


LL AN sebab ya See BA AN TIP SI An yen is 


r 1 Z م ر‎ 


BATAN SU PALI ala EA قال کر عند اَی صل‎ 
Sian KE 


CA 


1076. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abu Al Ahwash berkata, telah menceritakan kepada kami Manshur dari Abu Wa'il dari 
'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: Diceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tentang seseorang yang dia terus tertidur sampai pagi hari hingga tidak mengerjakan shalat. 
Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syaitan telah mengencingi orang itu 
pada telinganya". 


Bab: Do'a dalam Shalat Malam Pada Akhir Malam 


LA LA 


Pap‏ ل لو 1س م م وم Z‏ و faz l‏ 1س مر ع مم na‏ نز 0 و 

Aa EEE Ma ضهاب عن أبي‎ Ab A ag 
ا ر‎ a BE a A 9 ور‎ -4 2 - 0 

NANGI IA JING سم قال يرل ر‎ gak EN IS AS LL رَضِيَ‎ 

GSA Ala UNA Lana يَدْعُونِ‎ ba) An ُت الَيَل ال خر‎ sin GAN 


A 


I 


NGEH 


1077. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ionu Syihab 
dari Abu Salamah dan Abu 'Abdullah Al Aghor dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Rabb Tabaaraka wa Ta'ala kita turun di 
setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman: "Siapa yang 
berdo'a kepadaKu pasti Aku kabulkan dan siapa yang meminta kepadaKu pasti Aku penuhi 
dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti Aku ampuni". 


Bab: Orang Yang Tidur Pada Awal Malam dan Menghidupkan Akhir Malamnya 
Dengan 'Ibadah 


rG 


ERA Saad IN PAS‏ مو SKA si‏ الَحَدَكْنَاسْعْبَهُحَ نَأ إِسَحَاقَعَنَا 
iiia‏ عَابِضَدَرَضِيَ ABE‏ كا SJ dasa E Ja Ae‏ كان ARA‏ 


LEE SI E AN FARINE pdl جا‎ jl AN 383 

E$ 
1078. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya Sulaiman berkata, telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al Aswad berkata; "Aku bertanya 
kepada 'Aisyah radliallahu 'anha tentang cara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 
shalat malam". 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: "Beliau tidur di awal malam dan bangun 
untuk shalat di akhir malam dan shalat, lalu beliau kembali ke tempat tidurnya. Bila mu'adzin 
sudah mengumandangkan adzan, maka Beliau bersegera. Bila saat itu Beliau punya hajat 


(kepada isterinya), maka Beliau mandi. Bila tidak, maka Beliau hanya berwudhu' lalu keluar 
untuk shalat". 


Bab: Oiyamul Lail (Shalat Malam) Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam pada Bulan 
Ramadlan dan Bulan-bulan lainnya 


MEA 5G HAN pan ali dana SES NE ا‎ 


A 


Spa gal SBY SA SES a Iges aa 


TEA‏ 7و 


TAN Si) 
SEE Ga MESIN GL aan As 0000 : 


2 


naa هن يلي ار‎ AG 


2 


SN, إتت امان‎ Nga 5 kake SNG MEME 


1079. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magbariy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman 
bahwasanya dia mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada 'Aisyah 
radliallahu 'anha tentang cara shalat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bulan 
Ramadhan. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: "Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan dan di bulan-bulan lainnya lebih 
dari sebelas raka'at, Beliau shalat empat raka'at, dan jangan kamu tanya tentang bagus dan 
panjangnya kemudian Beliau shalat empat raka'at lagi dan jangan kamu tanya tentang bagus 
dan panjangnya kemudian Beliau shalat tiga raka'at". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Aku 
bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum melaksanakan witir?" Beliau 
menjawab: "Wahai 'Aisyah, kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur". 


san ال‎ Gae ag EN AN en daa LA PES SS, EA 
UI SAS GI, حَتَّى‎ ALA PAN Gal Tp as a يراق‎ eka Par ál EA el 
SPM, AE 5 ga de NE AN عَلَيَهِمِنَ‎ a 


1080. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hisyam berkata, bapakku telah mengabarkan kepadaku dari 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Tidak pernah aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
membaca surat dalam shalat malam dalam keadaan duduk kecuali ketika Beliau sudah 
berusia lanjut, ketika usia tua itu Beliau membaca dalam keadaan duduk. Namun bila surat 
yang dibacanya tinggal tersisa sekitar tiga puluh atau empat puluh ayat, maka Beliau berdiri 
dan melanjutkan bacaannya itu dengan berdiri. Kemudian Beliau ruku'". 


Bab: Keutamaan Bersuci (Menjaga Wudlu') di Malam Hari dan Siang Hari 
danKeutamaan Shalat Sunnah Wudlu' 


- PA - - A - 
و‎ 3G 
Nane الله‎ 


و 2 ATA 2 LX‏ ر و ہے L L22 ka‏ و ا 
PASAL Sai‏ أَسَامَهعَنَ أبي حَيانَ عَنَ أبي زر GEBANG‏ 


Denga بارجى عَمَلِ‎ SN PE PA Na sa Par DIA 


aa ا‎ 


ANG NG AT AA, 
كت دل‎ AE AS AAA Asi KG A ادو اہ + لكا‎ AA 
يعري دحر ڊ‎ A للەدی‎ XE لابو‎ Aaja صَليّت بدل لطهور تب‎ LE kd 
ri ان‎ 8 


و 


- 1 4 2 4 
we 2 و‎ PWA AT - LAB TE NAN AA TA LI 


5 


1081. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Abu Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepada Bilal radliallahu "anhu ketika shalat Fajar 
(Shubuh): "Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling utama yang sudah kamu 
amalkan dalam Islam, sebab aku mendengar di hadapanku suara sandalmu dalam surga". 
Bilal berkata, "Tidak ada amal yang utama yang aku sudah amalkan kecuali bahwa jika aku 
bersuci (berwudhu') pada suatu kesempatan malam ataupun siang melainkan aku selalu 
shalat dengan wudhu' tersebut disamping shalat wajib". Berkata, (Abu 'Abdullah): Istilah 
"Daffa na'laika maksudnya gerakan sandal". 


Bab: Makruhnya Memberat-beratkan Diri (Berlebihan) dalam 'Ibadah 


pr 
37 AI 9 G 


2 0 روم MA IL g AA 2x8,‏ و و 
حدئتا ابو IE USS yaah‏ حدثتاعَبّدالعز يز Ge SN a re AR‏ 


Í Ga Te‏ هورم سم PERDI uA‏ ره سداد .2 2- ر 
Jaka ala sal Le LAN ISSI‏ كيالا ر GAN JEANS en‏ 


A 
w pa 
7 


agar, كي‎ sg كوه‎ 7 HAM 2 Ara 1 
ذشاطه قإذاقز‎ SAS Jaba PE a uai IIS 
5 pd read VA 
AE 


1082. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata: "Pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk (ke 
masjid), kemudian Beliau mendapati tali yang diikatkan dua tiang. Kemudian Beliau berkata: 
"Apa ini?" Orang-orang menjawab: "Tali ini milik Zainab, bila dia shalat dengan berdiri lalu 
merasa letih, dia berpegangan tali tersebut". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jangan ia lakukan sedemikian itu. Hendaklah seseorang dari kalian tekun dalam 
ibadah shalatnya dan apabila dia merasa letih, shalatlah sambil duduk". 


2 | ل‎ RAN EAE ERENG 2 ax7 > ||ا|ء‎ >> KEN 42م ء ودام‎ 2 
TEA Gg sai b هشام بن عرَوَةْعَنَأَبِيهِعَنَ‎ Mati ag 


AA Xp 


DA 2A , ر‎ PANU koala A ا‎ 4 a & , 2 5 1G 
VE قَنَالَمَنَهَذِهِقلْتٌ‎ Aa sak اله صل ال‎ SN گات عدي !مر اة من ِي‎ 


0 P „£? , A 9 
LA ETNIK Na sial a LAN EA Jaga تام اليل قد کر‎ 


1083. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 
'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata: "Suatu hari seorang wanita dari 
Bani Asad bersamaku saat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mendatangiku. Lalu Beliau 
bertanya: "Siapa dia?" Aku jawab: "Si anu, orang yang tidak tidur di waktu malam". Lantas 
diberitakan kepada Beliau tentang shalat wanita tersebut. Kemudian Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Celakalah kalian, mengapa kalian memaksakan amalan yang kalian 
tidak mampu? Sungguh Allah tidak bosan (memberi ganjaran) hingga kalian merasa bosan 
sendiri (jika terlalu memaksakan diri) ". 


Bab: Makruhnya Orang Yang Tidak Melaksanakan Shalat Malam Jika Sudah Bangun 
di Malam Hari 


Naa ALI NAH Zai 1 TINA ود‎ 7A 258 Z LAW IIL 259, 
Paa 


- 
ع و دسم 


ر lo LK‏ و ? ANG 2 Eir‏ هي ر 9ر و 0 OP, MX WA‏ + 
gol‏ الْحَسَن قال اخ تا عبد الہ ا خر ہا الاو ر EN‏ قَالَحَدَدْنِى يَحَيَى بنا ی JAS‏ حدثنی SU‏ 


SETEL Ge SAS sé Pa SE AE ANA‏ سول اله 


ri 


5 


290 AK 56 a A PA عا‎ 2 12 A ETA و رر‎ 732, 2 
CA An و‎ JANG GEA مِثَل فَلَانٍ كان يقو‎ SEN NE In sa صل‎ 
کا‎ AKA 2 é -1 2 A9 227 K3 ASI > ر چ اَذ‎ 1 Fa م‎ 
بن الځ ڪيم بن بَانَقال حَدئتِي‎ Ta bê يَحَيَى‎ SAE 3 MEA العشر‎ NA 
MANAH LA £ و‎ 2 LALALA TN AK A 

a gasak ga‏ سَلْمَةَعَنَالأوَرَاعِيٌ 


1084. Telah menceritakan kepada kami 'Abbas bin Al Husain telah menceritakan kepada 
kami Mubasysyir bin Isma'il dari Al Awza'iy dan diriwayatkan telah menceritakan kepada 
saya Muhammad bin Mugatil Abu Al Hasan berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan kepada 
saya Yahya bin Abu Katsir berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Salamah bin 
'Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash 
radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda 
kepadaku: " Wahai 'Abdullah, janganlah kamu seperti fulan, yang dia biasa mendirikan shalat 
malam namun kemudian meninggalkan shalat malam". Dan berkata, Hisyam telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Abi Al 'Isyrin telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy 
berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya dari 'Umar bin Al Hakam bin Tsauban telah 
menceritakan kepada saya Abu Salamah seperti ini juga. Dan diikuti pula oleh 'Amru bin Abu 
Salamah dari Al Awza'iy. 


JRNL MA a a G NB ب‎ G 
EET fa 2244ko A كر‎ A a iy AI AA Pp 
SESI pas 5 JUNG SAN MEN A رضي الما قال لي الي صل‎ 


Z A. و‎ 


Z Z Z 
لِأَهْلِكَ حَتَاقَصْمْ‎ | EL III BLBI TE EK KAH AJO WE GONE 
WA WA Padi 8 d 2 - r 


we. 0 

ايارم و 
Bab telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada‏ .1085 
kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Al 'Abbas berkata: Aku mendengar 'Abdullah bin 'Amru‏ 
radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadaku:‏ 
"Benarkah kabar bahwa kamu selalu mendirikan shalat di malam hari dan shaum pada siang‏ 
harinya? Aku jawab: 'Benar ". Beliau shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sungguh jika‏ 
kamu lakukan terus menerus maka nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sungguh untuk‏ 
dirimu ada haknya, juga keluargamu punya hak, maka shaumlah dan juga berbukalah,‏ 
bangun untuk shalat malam dan juga tidurlah".‏ 


Bab: Keutamaan Bangun Malam Dan Mendirikan Shalat Malam 


CA JANG ga 2‏ الْوَلِيدَهُوَاءَ HE Pe Fise aa‏ مهای 


4 


ag: GANG ALAN صل‎ ANE SL ANA Sa AA JÉ 


4 


SALAM JAAN AET لمكو الح‎ b BINA ês A IE 


IM 
A & w 4 r 


de KHAN KASN اللا كبر و ل حول و لاء‎ ááá EREN 


A. 5 
AA Í 272% KAG 2\4 
AAN APN sa 


1086. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bun AL Fadhal telah mengabarkan kepada 
kami Al Walid, dia adalah anak dari Muslim telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy 
berkata, telah menceritakan kepada saya 'Umair bin Hani' berkata, telah menceritakan 
kepada saya Junadah bin Abu Umayyah telah menceritakan kepada saya 'Ubadah bin Ash- 
Shamit dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang bangun di malam hari 
lalu membaca "laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa 
huwa 'alaa kulli syai-in gadiir. Alhamdulillahi wa subhaanallah wa laa ilaaha illallah wallahu 
akbar wa laa jaula wa laa guwwata illa billah" (Tidak ada ilah yang berhag disembah kecuali 
Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagiNya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginNya 
segala pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan Maha Suci 
Allah dan tidak ada ilah kecuali Allah dan Allah Maha Besar dan tidak ada daya dan upaya 
kecuali dengan Dia") Kemudian dilanjutkan dengan membaca "Allahummaghfirlii" ("Ya Allah 
ampunilah aku") atau berdo'a, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwudhu' lalu shalat 
maka shalatnya diterima". 


na FEAE JAM EA KESAN SALE Kan Pan 


yo ANG A33 55 OINAS KEN ge iga‏ للَُعَلَيَهِوَسَلَمَإِنَأمًا 


A 


4 2. & s 5 - و رالا ا اش‎ Glar AN مه‎ A eg 
Sa ENYANG ISI 233 32 2553 BREBES MI si pa 
AA 3 و‎ 2 P َد‎ AAA 2o SEN 
اقم يَبيت مُجَافي جَنْبَدْعَنَ‎ ÉG aa بُتا‎ KEPA SME jd iya 
NENGGE BERA BAN EEN Jaa 


22 Pa 
KPA ge Per PI 
1087. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syuihab telah mengabarkan kepada saya Al Haitsam bin 
Abu Sinan bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengisahkan 
pengalamannya, dia menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata,: 
"Sesungguhnya saudara kalian ini tidak pernah berkata, rafats (kotor) ". Yang dimaksud 
Beliau adalah "Abdullah bin Rawahah yang penah bersya'ir: "Bersama kita ada Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam yang membacacakan Al Qur'an, ketika fajar yang sudah dikenal 
itu menyingsing, Kita melihat petunjuk setelah sebelumnya kita buta, hati kita meyakini 


bahwa apa yang disabdakannya adalah benar adanya. Di malam hari Beliau menjauhkan diri 
dari tempat tidurnya, saat orang-orang musyrik tertidur lelap". Hadits ini dikuatkan oleh 
'Ugail dan berkata, Az Zubaidiy telah mengabarkan kepada saya Az Zuhriy dari Sa'id dan Al 
A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu. 


LA ad Z A = Z 
4 عم‎ We AP LG 2,78 aa Z ala اوو ويدوا ع و‎ LEO | سو ل‎ ANE 
BAP Na و ص و‎ AAM ور‎ 2 7? sio F اسع ردس‎ F P - 
aa AN IK 7 NG AGAR REG ا م‎ Aa DANA 
A 
A 2 Ata Ar Aina Su f E A L ر‎ Lts ع و‎ 7 
KA KANGA JÊNG SAN BE Ea 
2, 2, 


A 4 


1 Tn DUANG ANG 2 ر و ر و‎ 4 DA و ر‎ 5 2 EAA 
aa JARAN إِحَدَى 55 ياي فقال التب صل‎ AL عليه و‎ a فقصَّتٌ حَفْصَهُعَل‎ 

7 4 w 5 Z ص‎ G w i th AA A 
SNN JAN Je EN يمن اليل فكاو َد اهرضي‎ 336 KANA الو جُل‎ 


س 


NIS AN LAN AA dee اللي صل‎ JÊG gedah 


Pa 


< A 


atau SANI aN دج‎ Pena 75 2 و کو ےر‎ e 
ba Aa محر‎ SS ASN ENG GS أرَى رۇ يا‎ la ga Je 
ANA 


1088. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Pada 
zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam aku pernah bermimpi, ditanganku ada sehelai kain 
sutera dan seakan tidaklah aku menginginkan satu tempat di surga kecuali akan segera 
nampak buatku. Aku juga mengalami mimpi yang lain, aku melihat dua malaikat yang 
membawaku ke dalam neraka, disana keduanya ditemui oleh malaikat yang lain seraya 
berkata: "Jangan kamu takut, tolong biarkan orang ini leluasa". Kemudian Hafshah 
menceritakan salah satu mimpiku itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh 'Abdullah menjadi orang yang paling 
berbahagia jika mau shalat malam". "Abdullah radliallahu "anhu adalah orang yang seantiasa 
mendirikan shalat malam sementara para sahabat selalu menceritakan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam tentang mimpi-mimpi mereka bahwa pelaksanaan Lailatul Qadar 
terjadi pada malam ketujuh dari sepuluh malam yang akhir, maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sungguh aku melihat bahwa mimpi kalian benar bahwa Lailatul Qadar 
terjadi pada sepuluh malam yang akhir. Maka siapa yang mau mencari Lailatul Oadar, carilah 
pada sepuluh malam yang akhir (dari Romadhan) ". 


Bab: Menjaga Kesinambungan Dua Raka'at Shalat Sunnah Fajar (Shubuh) 


< ر‎ ANG عو‎ e a s ر‎ z GA <í 
sla LF A 22121 AA 2». AN A ea KAI 224724 


rd 


ےو ر كس ةم م 2o‏ ر ل |11 2 2 O ? WANE 21244 nu‏ 

aa da ENG‏ اله عنما قات صل AN‏ صل a jaa‏ العشاءَ مصلل 
Z‏ ر ص چ ra‏ 

Z 


A 
A A - P و 2 2 و‎ 2 4 Pa 
يكن يَدَعَْهُمَاأَبَدًا‎ II AN ر‎ IS AS GLS 
P 


1089. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami 
Said dia adalah anak dari Abu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada saya Ja'far bin 
Rabi'ah dari 'Irak bin Malik dari Abu Salamah dari "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam senantiasa mengerjakan shalat 'Isya' kemudian shalat malam 
delapan raka'at dan dua raka'at dengan duduk dan dua raka'at antara dua adzan dan 
tidaklah Beliau pernah meninggalkannya". 


Bab: Tidur Berbaring Pada Sebelah Kanan Badan Setelah Menunaikan Shalat 
Sunnah Fajar 


159 و ا وور ا A‏ و 46 2 كاه سي عو WAT‏ وو 7 sn‏ 
Ka Wabah Pe MAKA Kas‏ بآ sela‏ ب قال SAS‏ | بو الاس و دعن عرو SEMEN‏ 


4 2 


ai dilas DN SAN SS sda م‎ GAN Jo LAN SELAI ja 
AI 

1090. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami 
Sa'id bin Abu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Al Aswad dari 'Urwah bin 
Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila selesai 


mendirikan dua raka'at shalat sunat Fajar, Beliau berbaring dengan dengan bertumpu pada 
sisi badannya yang sebelah kanan". 


Bab: Orang Yang Berbincang Setelah Menunaikan Shalat Sunnah Fajar dan Tidak 
Berbaring 


MEA كس م و‎ Gas g 2 3g 9 KÍL NGA -23 216 m ر کے ود راع‎ 
0 5 4 4 j 
55 kêda A NG ES فط‎ CTC sft Tn NTA 
جع حتى‎ Na Sa یھ‎ LES S6 كان إذاصك‎ a ga AN po Gad العا‎ 
ر‎ 
NANG 


1091. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Al Hakam telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, telah menceritakan kepada saya Salim Abu An-Nadhir dari Abu Salamah dari 
'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika selesai dari shalat 
malam dan aku sudah terbangun Beliau mengajak aku berbincang-bincang dan jika tidak, 
Beliau akan berbaring hingga datang seruan untuk shalat (Shubuh) ". 


Bab: Berbincang-bincang Setelah Melaksanakan Shalat Sunnah Fajar 
2 3G ر ا ر کے ل و ر‎ 2 G GANG 21 RAW 0 57 PA KS 
a سَلَمَهَعَنَعَايِشَةَرَضِي‎ ESA عبد الله د ئتاس فيان قال أ بو التضر‎ 3S SS 


ALA ركم ركاه‎ Eh ر کے وم‎ Cat Tg Susi 
SAGA Ian کعکین قان‎ SLAN سَلَمْ‎ Ga Jo Gal 
2 ي‎ ia Aa ra رب‎ 
MW AALS 7 <f رر‎ Pa Za 
$ 22 AN > و‎ & 7 57 . A AN Ka 


1092. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, Abu An-Nadhir telah menceritakan kepada saya Abu Salamah dari 'Aisyah 


radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat dua raka'at. 
Jika aku sudah terbangun Beliau mengajak aku berbincang-bincang dan jika tidak, Beliau 
akan berbaring". Aku ('Ali bin 'Abdullah) bertanya kepada Sufyan: "Sebagaian orang 
meriwayatkan bahwa shalat yang dimaksud itu adalah dua raka'at Fajar?" Sufyan berkata: 
"Ya benar". 


Bab: Senantiasa Memelihara Shalat Sunnah Fajar dan Orang Yang Menamakannya 
Sunnah 


DEA عَنَعَطَاءِعَنْعُبَيّدة‎ pi Pi AA Æ SEE AE 32 ااا‎ 
و ا‎ D 2 A Ac TAGS ZA ر م‎ 

Jaa Jl AN kê kan yaa صل اله‎ NGGE SENEN Ge 2 anne 

AÉ‏ | لفجر 

1093. Telah menceritakan kepada kami Bayan bin 'Amru telah menceritakan kepada kami 

Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atho' dari 'Ubaid bin 'Umair 


dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Tidak ada shalat sunnat yang lebih Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tekuni daripada dua raka'at Fajar". 


Bab: Apa Yang Dibaca Pada Shalat Sunnah Fajar 


4 
TA وو‎ 


(ESA َعَنَأَبِيهِعَنْعَايِضَدَرَضِيَّ‎ Sena A KI 


AN IN AAS EL 3 gala MATA AN AN كَانّرَسُول‎ SI 
2 سر‎ P 2 2 A 


1094. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat malam tiga belas raka'at 
kemudian bila sudah mendengar seruan adzan Shubuh Beliau mengerjakan dua raka'at 
shalat sunnat yang ringan". 


la 


F ر دو ورو ر ار و وو‎ KH و‎ Koe GAP 
AE Pan عَنْ‎ KAB SAH FAR NAH AE NAN E ERE 


5 ار‎ Eo e Ág Ei 5 


تاز هي دتا هو 26 وو 2 3G‏ 


#2 


4 


J e NS Da Uje Ang AN 


SU 


1095. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari bibinya 'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anhu 


berkata: "Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ". -lewat jalur periwayatan lain--Hadits ini 
diriwayatkan pula oleh Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Zuhair telah 
menceritakan kepada kami Yahya dia adalah anak dari Sa'id dari Muhammad bin 
'Abdurrahman dari 'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam meringankan dua raka'at ini sebelum shalat Shubuh hingga aku bertanya: "Apakah 
anda membaca Ummul Kitab (Al Fatihah)?" 


Bab: Bab: Shalat Sunnah Dilaksanakan Dengan Dua Raka'at Dua Raka'at 
0 2 و و و ورت ا و ر و‎ r WUK ا ںار د م و‎ IA, 
عن جَابر بن عَبَدَالله‎ STAN ی عر محمد ی‎ SA کن یرآ یی‎ NALA AS RGS as 


EA A‏ 0 7 اعورم كر ور شوم ا سر ص 
رَضى SS TEKS AN‏ اله صل ال akn ade‏ د يُعَلَمَمَاالاسَتِحَارَةَ في الأمُورٍ USUS‏ 
A A -‏ جرد 


Aa و‎ BAE AA UAS RTA A Shs zo 2 | 
Wadaka AS 56 إذا ماحد كم بالا مر فلي‎ SO AN 363 AA 


P A 


aolas GANGGA A LM 7 l2 aA NA كه مش‎ a Ten pa 
Sea a IG 
Pe Nia. 


“ya. 8 . 4? ER a GG و(‎ 22 2 Ag A? 3 56 Tr 
AS silang حير لیف دين‎ AMASE SAN DA VSÍ salé ING 


A 57 PLAY T 5 AT 21‏ 2 . ,2% و َي 5 CRA‏ 4 
م ري أو قال عَا جل أمري و آ جلي قاقد رهل CAS ran‏ ك ل فيه و إن كنك غلم SA ANN‏ 
2 


A E 2 - 
SAK ليف دينِي وَمَعَاثي‎ 


yA A 


- 
1831 


2 & »2 56 ر و w A?‏ سم |2 2 7 در 22 

قال فعا جل مريو JAN GAS PAN bal‏ 
CD A‏ کا ر کر Da o‏ رہد 
لي الخَيرَحَيث کان أرضني قال 5 يسمي KAS‏ 


1096. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
'Abdurrahman bin Abu Al Mawaliy dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengajari kami shalat 
istikharah dalam setiap urusan yan kami hadapi sebagaimana Beliau mengajarkan kami AL 
Qur'an, yang Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang dari kalian 
menghadapi masalah maka ruku'lah (shalat) dua raka'at yang bukan shalat wajib kemudian 
berdo'alah: "Allahumma inniy astakhiiruka bi 'ilmika wa astagdiruka bigudratika wa as-aluka 
min fadhlikal 'azhim, fainnaka taqdiru wa laa agdiru wa ta'lamu wa laa 'Abdullah'lamu wa 
anta 'allaamul ghuyuub. Allahumma in kunta ta'lamu anna haadzal amru khairul liy fiy diiniy 
wa aku ma'aasyiy wa 'aafiyati amriy" atau; 'Aajili amriy wa aajilihi fagdurhu liy wa yassirhu liy 
tsumma baarik liy fiihi. Wa in kunta ta'lamu anna haadzal amru syarrul liy fiy diiniy wa 
ma'aasyiy wa 'aafiyati amriy" aw gaola: fiy 'aajili amriy wa aajilihi fashrifhu 'anniy washrifniy 
'anhu wagdurliyl khaira haitsu kaana tsummar dhiniy". Beliau bersabda: Dan sebutlah 
keperluannya" (Ya Allah aku memohon pilihan kepadaMu dengan ilmuMu dan memohon 
kemampuan dengan kekuasaanMu dan memohon kepadaMu dengan karuniaMu yang 
Agung, karena Engkau Maha berkuasa sedang aku tidak berkuasa, Engkau Maha Mengetahui 
sedang aku tidak mengetahui karena Engkaulah yang Maha Mengetahui perkara yang ghoib. 
Ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku 
dan kesudahan urusanku ini atau Beliau bersabda: di waktu dekat atau di masa nanti maka 
takdirkanlah buatku dan mudahkanlah kemudian berikanlah berkah padanya. Namun 
sebaliknya, ya Allah bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, 
kehidupanku dan kesudahan urusanku ini atau Beliau bersabda: di waktu dekat atau di maa 


nanti maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya dan tetapkanlah buatku 
urusn yang baik saja dimanapun adanya kemudian paskanlah hatiku dengan ketepanMu itu". 
Beliau bersabda: "Dia sebutkan urusan yang sedang diminta pilihannya itu". 


AS‏ اَمَك gi Abi esa NE EPA lep‏ عد الو ibi mg‏ بو شاي 
ANE WN SA ak‏ صَلَ SE asal‏ 
SAN‏ الْمَسْحِدََلَايَجْلِس حَنَّى KA‏ 

1097. Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim dari 'Abdullah bin Sa'id dari 
'Amir bin 'Abdullah bin Az Zubair dari 'Amru bin Sulaim Az Zuragiy dia mendengar Abu 
Qatadah bin Rib'iy Al Anshariy radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: "Jika seorang dari kalian masuk ke dalam masjid maka janganlah dia duduk 
sebelum shalat dua raka'at". 


Be lb ALE عَنْإِسَحَاقَ‎ LN ی مف قال‎ ES 
كين اصرف‎ 5 Tang AI saat 


1098. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ishag bin 'Abdullah bin Abu Tholhah dari Anas bin Malik radliallahu 
'anhu berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam memimpin shalat bersama kami dua raka'at 
lalu pergi berlalu". 


P te RAN Pe SAE MEA ء‎ Jsi é ÊNGG نکی‎ PEA 


KKS a كى‎ ala gaie an Aa Az SE ضِي‎ 
Ana sen Sis wa BY ia a) 


1099. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim dari 
'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Aku pernah shalat bersama Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam dua raka'at sebelum shalat Zhuhur, dua raka'at sesudah shalat 
Zhuhur, dua raka'at sesudah shalat Jum'at, dua raka'at sesudah shalat Maghrib dan dua 
raka'at sesudah shalat 'Isya'". 


PA 
A و درم‎ Pa 


TEE a رو بْدیتارقال سيعت عت جا‎ Bae GEA peran o 
Jie A33 TT PA AA AA A PAM ل عليه‎ 


1100. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah telah mengabarkan kepada kami 'Amru bin Dinar berkata; Aku mendengar Jabir bin 


"Abdullah radliallahu 'anhua berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda ketika 
Beliau sedang menyampaikan khathbah: "Jika seorang dari kalian memasuki masjid sedang 
imam sedang berkhuthbah atau dia telah keluar (kemudian masuk lagi) maka hendaklah dia 
shalat dua raka'at". 


Ta A 


SEA ا‎ AM TE SAS LINA 2 عد اسف‎ 1 2000 
AE NG يقو‎ Sa; بو نعم‎ 


a 


LA n 


KAI Po GE ANE NS Ae A, Mama Jasad ja 


LA. رود‎ 


سن SAI EA Ran pas‏ ا ا 


shag AA Ji Medan EL Ja gais‏ د 
jéé‏ بو عبد الله قال اپو هر يَرةَرَضي G3 neaga 2 BIAN‏ 
paeka sa AAN ASM IE LAN‏ بو کر رضي اهعد G3‏ 
HA AR SMI‏ ر کین 


1101. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sayf bin Sulaiman aku mendengar Mujahid berkata, " Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma 
ditemui di rumahnya lalu dikatakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
masuk Ka'bah" Dia berkata: "Maka aku susul Beliau namun Beliau sudah keluar dari dalam 
Ka'bah dan aku hanya mendapatkan Bilal sedang berdiri di depan pintu. Aku tanyakan 
kepadanya: "Wahai Bilal, apakah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mendirikan shalat 
dalam Ka'bah?" Bilal menjawab: Iya". Aku berkata lagi: "dimana beliau shalat?" Dia 
menjawab: "Diantara dua tiang, kemudian keluar dan mendirikan shalat dua raka'at di depan 
Ka'bah". Berkata Abu 'Abdullah: berkata, Abu Hurairah radliallahu "anhu: "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah mewasiatkan aku agar melaksanakan shalat Dhuha dua raka'at". Dan 
berkata, 'Utban bin Malik: Aku pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
Abu Bakar radliallahu "anhu di waktu pagi hari hingga siang mulai meninggi, lalu Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam membariskan kami di belakangnya kemudian shalat dua raka'at". 


Bab: Shalat-Shalat Sunnah Setelah Shalat Fardlu 


LA Z 
- 
EA ۶ TA F4 ۶ 


Ser SAS SS ES Si‏ ا ; NA au‏ رَضِيَ الله 


Pan San Keset S وَسَجْدَ‎ ajá 1 الا ا‎ 
pa = SANA sa D A AA Tak 


kentut E LE 


Sean BINA AE dead 


NG‏ ر 


1102. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Nafi' dari 
Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Aku pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dua sujud (raka'at) sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at sesudah shalat Zhuhur, 
dua raka'at sesudah shalat Maghrib, dua raka'at sesudah shalat 'Isya', dan dua raka'at 
sesudah shalat Jum'at. Adapun untuk Maghrib dan 'Isya' Beliau melaksanaannya di rumah 
Beliau". Dan telah menceritakan kepadaku saudara perempuanku Hafshah bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat dua raka'at dengan ringan setelah terbitnya 
fajar dan ketika itu aku tidak menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam ". Dan berkata, Ibnu 
Abu Az Zanad dari Musa bin 'Ugbah dari Nafi: "Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
mengerjakan shalat sunnat setelah 'Isya di rumah keluarganya". Hadits ini diperkuat pula 
oleh Katsir bin Fargad dan Ayyub dari Nafi'. 


Bab: Orang Yang Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah Setelah Shalat Fardlu 


aA يي‎ LAMA NI > AA LAS 223 LINK AKG 223 ا اه‎ 
ATAS ea Na. Pa ر م في ررر و ر و و‎ | AT LIA E 81 
دو‎ aa A JA 
2 ع‎ 


2 Z مد 7ه‎ EE Ta A GEN zat 6 
NS GN SAN JA aa GS 5 sell NB 


1103. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin “Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Amru berkata, Aku mendengar Abu Asy-Sya'tsa' Jabir berkata, Aku 
mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Aku pernah shalat bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam delapan raka'at dengan dijamak dan tujuh raka'at dengan di 
jamak'". Aku tanyakan: "Wahai Abu Asy-Sya'tsa', dugaanku Beliau mengakhirkan Zhuhur dan 
menyegerakan 'Ashar (jama' takhir) dan menyegerakan 'Isya mengakhirkan Maghrib" (jamak 
takhir). Dia berkata: "Aku juga menduga begitu". 


Bab: Shalat Sunnah Dluha dalam Perjalanan 


d 


2 وار‎ Lb ANG 
IA IIA IA SIS قال حدثتا‎ 
z 


SA 2‏ و ور 
Fs‏ 


AN Ge PA KURAU 


1104. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Syu'bah dari Taubah dari Muwarriq berkata; Aku bertanya kepada Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma: "Apakah anda melaksanakan shalat Dhuha?" Dia menjawab: "Tidak!". 
Aku tanyakan lagi: "Bagaimana dengan 'Umar?" Dia menjawab: Tidak!"."Bagaimana dengan 
Abu Bakar?" Dia menjawab: Tidak!"."Bagaimana dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" 
Dia menjawab: "Juga tidak, menurut dugaanku!". 


Ta 


SNI sis Kl aga NGE LA مرا‎ AE SIA IST SAS 
daya Ka jas الت‎ ME AE GAN JA ala ALA 


-2 


A DL IE 22 an aan R 22 2 دوي اده‎ 
RAN MEA EN | صلاة قط‎ 5 MBA sa Jasa UT GA 
2 2 åy Ls 

1105. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
'Amru bin Murrah Aku mendengar 'Abdurrahman bin Abu Laila berkata: Tidak ada dari orang 
yang pernah menceritakan kepada kita bahwa dia melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
melaksanakan shalat Dhuha kecuali Ummu Hani' yang dia menceritakan bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah memasuki rumahnya pada saat penaklukan Makkah, 
kemudian Beliau shallallahu "alaihi wasallam mandi lalu shalat delapan raka'at" seraya 


menjelaskan: "Aku belum pernah sekalipun melihat Beliau melaksanakan shalat yang lebih 
ringan dari pada saat itu, namun Beliau tetap menyempurnakan ruku' dan sujudnya". 


Bab: Orang Yang Tidak Mengerjakan Shalat Sunnah Dluha dan Menganggapnya 
Sebagai Masalah Yang Luas 


231 WEI 5 ةَعَنْعَايشَةَرَ‎ NAN PN Na 2 kera 
Ea NI LAN SA iriga a sae Aa 


1106. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aku belum 
pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat sunnat Dhuha. 
Adapun aku mengerjakannya". 


Bab: Shalat Dluha Ketika Berada di Tempat Tinggal 


- 
A Hug ANA وم وى‎ Pap 
S 
- 


SANG WEE الجر يري هو ارو حَعَ نأي‎ ANGEN aaa 


اني AN Ja‏ آمو ت صو م ةا امن كَل 


4 SAP ZA 


- A > 
BELA عَنَأَيهرَيّرَةَرَضى‎ 


1107. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Abbas Al Jurairiy dia adalah anak dari Farrukh dari 
Abu 'Utsman An-Nahdiy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Kekasihku (Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam) telah berwasiat kepadaku dengan tiga perkara yang tidak akan 
pernah aku tinggalkan hingga aku meninggal dunia, yaitu shaum tiga hari pada setiap bulan, 
shalat Dhuha dan tidur dengan shalat witir terlebih dahulu". 


JG ME KF uu: اسار‎ Manga ae Ta AE esis 
pa MANA ala sa TS NA Pala ارو كاوه‎ Na 


4 


SJ sk sae Jas Koma Pas Aan KTA NA 


MIS Aa aa 7 ENAA EOT E‏ ته 


Sean 


1108. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Al Ja'di telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari Anas bin Sirin berkata, aku mendengar Anas bin Malik Al Anshariy radliallahu 
'anhu berkata; "Ada seorang laki-laki yang berbadan besar dari Kaum Anshar berkata kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Aku tidak dapat shalat bersama anda". Kemudian ia 
menyiapkan makanan untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dia mengundang Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam ke rumahnya, kemudian Beliau memercikkan air pada sisi tikar 
lalu Beliau shallallahu 'alaihi wasallam shalat dua raka'at diatasnya". Berkata fulan bin fulan 
bin Al Jarud kepada Anas bin Malik radliallahu 'anhu; "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tadi melaksanakan shalat Dhuha'? Anas bin Malik radliallahu 'anhu menjawab: 
"Aku belum pernah melihat Beliau mengerjakannya kecuali pada hari itu". 


EN NG 


Bab: Shalat Sunnah Dua Raka'at Sebelum Shalat Zhuhur 


NA a RR 4 AA‏ ون 
agan lan‏ و sea Jasa E a AN‏ 
KKE‏ بع ea 13 kena AAA‏ 554 كين قبل صلاةا 2 Par‏ 


Pa. 


9 KERA Aoa FA عله ر‎ ZA ja Z 
AA 16 SAS ي حَفَصة أنه‎ P ANA KN 
EREA 

1109. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhu berkata; "Aku menghafal sesuatu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berupa shalat 
sunnat sepuluh raka'at yaitu; dua raka'at sebelum shalat Zhuhur, dua raka'at sesudahnya, 
dua raka'at sesudah shalat Maghrib di rumah Beliau, dua raka'at sesudah shalat 'Isya' di 
rumah Beliau dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh, dan pada pelaksanaan shalat ini tidak 
ada waktu senggang buat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ". Telah menceritakan kepada 


saya Hafshah: "Bahwasanya bila mu'adzin sudah mengumandangkan adzan dan fajar sudah 
terbit, Beliau shalat dua raka'at". 


كع دع EN‏ مه 7 هورم خف و yan EK an‏ ت 
a‏ ا KSEI Gin 33 abal YSS 56 KE aja‏ 
Fa >‏ سار و z‏ وور“ 
اټ نآ ي عَدِيَوَ عَمَرٌّو عَنّشعَبَة 


1110. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Syu'bah dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari bapaknya dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa "Nabi shallallahu "alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan shalat 
sunnat empat reka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at sebelum shalat Shubuh". Hadits ini 
diriwayatkan pula oleh Ibnu Abu 'Adiy dan 'Amru dari Syu'bah. 


Bab: Shalat Sunnah Dua Raka'at Sebelum Shalat Maghrib 


Far 


e AI Senen an 


Zz 


الحا سه 


1111. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits dari Al Hasan dari 'Abdullah bin Buraidah berkata, telah menceritakan kepada saya 
'Abdullah Al Muzaniy dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalatlah sebelum 
shalat Maghrib!". Beliau berkata, pada kali ketiganya: "Bagi siapa yang mau". Hal ini Beliau 
sampaikan karena khawatir nanti orang-orang akan menjadikannya sebagai sunnah". 


PEN PA قال ڪ كتا يبنا ي‎ AA AA, لون زد‎ 5 Men 
دلت ا أغجبك من يتوم‎ KANA Ba Serai KEL LAN 3335 pa LSG 


A 2a 


asail GAN Asa SERA HE بقل فقي‎ ANAK 
NAN Ta POSE Pera 


1112. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid -dia adalah Al Mugriy- berkata, 
telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada 
saya Yazid bin Abu Habib berkata, Aku mendengar Martsad bin 'Abdullah Al Yazaniy berkata, 
"Aku menemui 'Ugbah bin 'Amir Al Juhaniy lalu aku berkata kepadanya: "Apakah kamu tidak 
heran terhadap Abu Tamim yang dia shalat dua raka'at sebelum shalat Maghrib? Maka 
((Ugbah) menjawab: "Kami dulu juga melakukannya pada masa hidup Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ". Aku berkata: "Lalu apa yang menghalangimu dari mengerjakannya 
sekarang?" Dia menjawab: "Kesibukan". 


Bab: Mengerjakan Shalat Sunnah Dengan Berjama'ah 


A وو‎ 


A aik | ELP‏ ر ر و و 
II‏ 
TAS YA ak Pd‏ ل PA Li PH NG BANDA‏ 
ARA‏ رياد سال لله KA ons lengan > o Wah‏ 


و يو 2569“ tai‏ 


A 


Pa 
E 


Yi 


KG PS dapa CS z% D PAT rap 


Pa La سل فة‎ sale: AN PEN PR pasi JE A 


r 


بَصَرِيوَإِنَالْوَ Sa SR‏ و مي سيل SAN SAI‏ فش َيَشْقَّعَلَ اجْتِيَارُهُكوَدِدتُ أك 


2 
Er 


Asie Ja صل اليه وسم‎ NG فقا ر سو‎ Ja NG كأ قصلي من ميتي‎ 
X A KANG ea E RAS PAM Sena 


A A 
EA 


TEH SKI AI “Isis seal NG يَجْلِسحَنَّى‎ BASE 4 


A 


ANA segak IA 5 ke EE 2100 Snap 
Pa ل‎ gi NANESENE Aiai فحبسّته 5 ير يد‎ VEATEATE 
5 PAE Ja مهم مَاقَعَلَ‎ 0 o ATA 


AINI NIS ANIC JAN gi ALE SAN رسو‎ ISA ماف یلا حب اله رسو‎ 


f WA PA GAZ biro Pi. 5‏ م هم 
بغي بِذَلِكَ و ج SU ARENA j3 JAN JUS AU‏ رقو SN SESI‏ ديته إلا إلى المتافقين 
NG ta‏ صل BU AN NIS er la al‏ 


4 
A 


RAWAN - - babi, DK Tt Soy AI AT A و‎ 2. AS 
03 عَلَيَدِوَسَلَّمف‎ ANA MI AE AA aa PSN بيع‎ NASA قال‎ 


E 04‏ 0 - ر عو 46 GILA I‏ 11 
لني وکر يدبن ماو كيم بار ارو en ae NG‏ 
Ja‏ اَي وسم الماك قط he LIKE‏ َا elang‏ حى sia JA‏ 


EKA a11 


Ns a an Sasa KEM AG IA Pera BELA DATA 
Jaan NGE As SEN AD EN Laa Spa 
KANGSI NG 6 3, - ARA saat Z, TAKI و 4 ر هم براسم و‎ 
ITE I IA MAN BH بن شلا لقث قزرو‎ 
1113. Telah menceritakan kepada saya Ishag telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Ibrahim telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Syihab berkata, telah 


mengabarkan kepada saya Mahmud bin Ar-Rab' Al Anshary bahwasanya dia mengingat 
kejadian bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diantaranya Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menyemburkan air dari mulut Beliau kepadanya dari air yang ada di sumur 
yang berada di rumah mereka. Mahmud mengabarkan bahwa dia mendengar 'Itban bin 
Malik Al Anshariy radliallahu "anhu seorang shahabat yang pernah mengikuti perang Badar 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Aku sering memimpin shalat 
kaumku Bali Salim sedanglan tempat aku dan mereka dipisahkan oleh lembah yang apabila 
turun hujan akan menghalangi aku mengunjungi masjid mereka. Maka aku menemui 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, dan aku berkata kepada Beliau: "Pandanganku sudah 
buruk, sementara lembah yang ada antara aku dan kaumku saat turun hujan akan 
menghalangiku mengunjungi mereka. Maka aku menginginkan anda dapat mengunjungi aku 
lalu shalat di rumahku yang akan aku jadikan sebagai tempat shalat. Maka berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Akan saya penuhi". Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan Abu Bakar berangkat ketika siang hari lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta izin, maka aku izinkan. Beliau tidaklah duduk hingga Beliau berkata: 
"Mana tempat yang kau sukai untuk aku shalat di rumahmu?" Maka Beliau aku tunjukkan 
tempat yang aku sukai untuk aku shalat disana. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berdiri lalu bertakbir. Dan kami pun berdiri membuat shaf di belakang Beliau, lalu Beliau 
shalat dua raka'at kemudian memberi salam dan kami pun memberi salam ketika Beliau 
memberi salam. Lalu aku tahan Beliau dengan menyuguhkan makanan dari daging yang kami 
masak untuk Beliau. Kemudian orang-orang mendengar kehadiran Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di rumahku. Lalu ada seorang diantara mereka yang mengabarkan sehingga 
orang-orang bertambah banyak yang berkumpul di rumahku. Berkata seorang dari mereka: 
"Apa yang dilakukan aku tidak setuju". Lalu ada seorang dari mereka yang berkata: "Inilah 
munafiq, yang tidak mencintai Allah dan RasulNya". Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam berkata.: "Janganlah kamu ucapkan seperti itu. Bukankan kamu tahu dia telah 
mengucapkan laa ilaaha illallah dengan semata mengharap ridha Allah?" Orang itu berkata: 
"Allah dan RasulNya yang lebih tahu". Adapun kami, demi Allah "tidaklah kami melihat 
kecintaan dan ucapan Beliau ini kecuali untuk orang Munafigin. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang 
yang mengucapkan laa ilaaha illallah dengan mengharap ridha Allah ". Berkata, Mahmud bin 
Ar-Rabi': "Kemudian kisah ini aku ceritakan kepada kaum yang dikampung itu terdapat ada 
Abu Ayyub yang pernah menyertai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam perang yang 
Beliau lakukan yang ia menjadi wafat karenanya dan Yazid bin Mu'awiyah yang saat itu 
menjadi pemimpin mereka dibumi Rum. Maka Abu Ayyub mengingkari apa yang aku 
ceritakan seraya berkata: "Demi Allah, aku tidak percaya bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam mengatakan seperti yang kamu ceritakan". Pernyataan Abu Ayyub ini membuat 
aku sangat berat menerimanya sehingga aku serahkan diriku kepada Allah Ta'ala agar 
menyelamatkan aku sampai aku kembali dari perangku ini dengan tujuan agar aku bisa 
menanyakan hal ini kepada 'Itban bin Malik radliallahu "anhu jika aku menjumpainya masih 
hidup di masjid kaumnya. Maka aku kembali lalu aku bertalbiyah (memulai) hajji dan "umrah. 
Setelah itu aku pergi berjalan hingga sampai di kota Madinah. Kemudian aku mendatangi 
Bani Salim, disana aku jumpai 'Itban dalam kondisi yang sudah sangat tua dan telah buta 
matanya sedang shalat bersama kaumnya. Setelah selesai salam dari shalatnya aku memberi 
salam kepadanya lalu aku memberi tahu siapa aku lalu aku bertanya kepadanya tentang 
kisah yang aku maksud. Maka dia menceritakan kepadaku sebagaimana dia pernah 
menceritakan kali pertama dulu". 


Bab: Mengerjakan Shalat Sunnah di Rumah 


KE 


3G واه کر ب‎ > Lo. 5 a و ل معي‎ ANGEL و و‎ A و‎ 252 
ua as IE CSS 


IM 
r IM w IM 


> 45 Gn! fo x2 5 . A a E EE ر‎ bA AZAA 
مِنْصَلاتكم وَلاتتخذوهًا‎ a kaa اله عليه و‎ a gan GIG 
e ر‎ s2 SELASA 

OA Aa AGEN, 56 


1114. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa bin Hammad telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari Ayyub dan 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhumaa 
berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Kerjakanlah di rumah- 
rumah kalian diantara shalat-shalat yang ada, dan jangan kalian jadikan (rumah-rumah 
kalian) sebagai kuburan". Hadits ini uga diperkuat oleh 'Abdul Wahhab dari Ayyub. 


Bab: Keutamaan Shalat di Makkah (Masjidil Haram) dan Madinah (Masjid Nabi) 


1 LA 
MAA ع‎ A ا و‎ E AAA ےو‎ JATI, ور‎ 259 LAI و مو‎ 2 2 


رضي a JENG KEN‏ من AN‏ صل ANA II Gal ALAN‏ صل ALAN‏ سدم 


2 7A 


ELN 563 HF ص سا‎ f w Re AGA KE کد‎ TA KN Zoll, 2 م‎ 
SAK بيهر يره رضي‎ Pes Segan غزوة جد عل حد‎ ada 
K 2 A UI BA ar 8 Aiar Z 
atá Be) GAN Ana Naah ENG IE NET سم‎ ALA Ye ANE 
2 4 2 2 - $ 5 A 7 رص‎ 
Pa 


HN onta jala AE SIN 


1115. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Abdul Malik bin 'Umair dari Oaza'ah 
berkata: Aku mendengar Abu Sa'id radliallahu "anhu empat kali, berkata: Aku mendengar 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dia (Abu Sa'id radliallahu 'anhu) pernah ikut berperang 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak dua belas kali peperangan. Dan 
diriwayatkan, telah menceritakan kepada kami 'Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Az Zuhriy dari Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi tiga 
masjid, Masjidil Haram, Masjid Rasul shallallahu 'alaihi wasallam dan Masjidil Agsha". 


2 


< 57 0 25 os م‎ Lr و‎ sa AA AAEM K 
ea iE و‎ WAE LA سق قال‎ gi 


SAT كر هاه م‎ g3 a bulha LNG Pap Wa Gia, 2 San < 27 0 
قَالَصَلاةفي مَسْجِدِي‎ A Jo GAN ALAN san أي‎ 
-47 75 7 2 XI Ta, 877 > 

MAN SALA NY صلاةفيمَاسو‎ aliya MAS 


1116. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Zaid bin Rabah dan "Ubaidillah bin Abu "Abdullah Al Ghorri dari Abu 
'Abdullah Al Ghorri dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Shalat di masjidku ini nilainya seribu kali lebih baik dibandingkan pada 
masjid lain kecuali pada Al Masjidil Haram". 


Bab: Masjid Ouba' 


- 
و‎ par 


NA‏ يقرت 5 SN‏ اهي هو الَو 3353 IE NS‏ 7 کاو ب کن انائ ردي 
JAN EA‏ لصح لاف يو BA PATRA as 5250 us‏ ى 
jêksa Kasta E aa mai TAE‏ 


IM 


apin PEA E IR G brija a ال ا‎ 


ا 


PA و‎ Fr 2 Dn 56 5 کا وع‎ 2 2. Z WENG ne - - 
PALA 33 ganas أَصْحَابي‎ ET, ات‎ USII yi SS يرو رُهْرَاكبَّاوَمَاشْيَاقَالَوَ‎ 


صن AAA‏ انحرو ألو KANG‏ 


1117. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim dia adalah Ad-Dawragiy telah 
menceritakan kepada kami Ibnu 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Nafi' 
bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhumaa tidak pernah mengerjakan shalat Dhuha kecuali 
pada dua kali kesempatan (hari) yaitu hari ketika dia mengunjungi Makkah saat dia 
memasuki kota Makkah di waktu Dhuha lalu dia melakukan thawaf di Al Bait (Ka'bah) 
kemudian shalat dua raka'at di belakang Magam (Ibrahim) dan satunya lagi saat dia 
mengunjungi masjid Ouba', yang dia mendatanginya pada hari Sabtu. Bila dia sudah 
memasukinya, maka dia enggan untuk keluar darinya hingga dia shalat terlebih dahulu di 
dalamnya. Berkata, Nafi; "Dan Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma menceritakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengunjungi (masjid Ouba') baik dengan 
berkendaraan ataupun berjalan kaki". Berkata, Nafi; "Dan Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata: "Sesungguhnya aku mengerjakan yang demikian seperti aku melihat para sahabatku 
melakukannya, namun aku tidak melarang seseorangpun untuk mengerjakan shalat pada 
waktu kapanpun yang dia suka baik di waktu malam maupun siang hari, asalkan tidak 
bersamaan waktunya saat terbitnya matahari atau saat tenggelam". 


Bab: Orang Yang Mendatangi Masjid Ouba' Setiap Hari Sabtu 


4 مسر‎ AA هام‎ 7 r zii هو مهو‎ > 3 Af a2 X p E ر ر‎ 
Te aa aan GA EN E 


A 


Shoe ala gala PAN E‏ © سَبَتِمَاشِيَاوَرَاكِبّاوَ Á SS‏ سن 
NAN Ge z 2546‏ 


1118. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul 'Aziz bin Muslim dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengunjungi masjid Quba' pada setiap hari 
Sabtu, baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki". Dan Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma juga melakukannya seperti itu. 


Bab: Mendatangi Masjid Ouba' Dengan Berjalan Kaki atau Berkendaraan 


Ge 


SEA رضي‎ AE NEE a EB 


BELI BESI AS SAN Kal دباو اکا‎ Dan na 


A 


e PA‏ 7 رر 
ni‏ 22 


1119. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengunjungi 
masjid Quba' dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki". Dan Ibnu Numair 
menambahkan, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi: "Maka Beliau 
mengerjakan shalat dua raka'at didalamnya". 


Bab: Keutamaan Tempat (dan Shalat padanya) Antara Oubur Nabi Shallallahu 'alaihi 
wa salam dan Mimbar pada Masjid Nabawi (Raudlah). 


ادا ah‏ : بن يبو ea NG í A‏ 
نمار ی رضي BEM‏ لوا ANO‏ 2 م 7 22 2 2 
| 25 


1120. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar dari 'Abbad bin Tamim dari 'Abdullah bin Zaid Al Maaziniy 
radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tempat yang ada 
diantara rumahku dan mimbarku adalah raudhah (taman) diantara taman-taman surga". 


NE PN PE Keran‏ ُن عن حفص بن 


E Aa AN aan 0 IL ge AE peh 
Keb 


1121. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari 'Ubaidullah bin 'Umar 
berkata, telah menceritakan kepada saya Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara 
rumahku dan mimbarku adalah raudhah (taman) diantara taman-taman surga dan 
mimbarku berada pada telagaku (di surga) ". 


Bab: Masjid Baitul Maqdis 


Z WA 


Sua Nad EETA MEN AE PAS SA 5 


Pd 


AA اللا افر‎ La ةوس وا‎ a baa as 


A LA 


NE ANN TAN pihs daia ga A NINA gi 
E S ا ل‎ MEN تَغْوبَ وَأ‎ AAN IKAN ALS Sa 


SEA BIN مسجد ما‎ Sl 
1122. Telah menceritakan kepada kami Abu AL Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Abdul Malik aku mendengar Oaza'ah sahayanya Ziyad berkata, Aku mendengar 
Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu menceritakan empat hal (kalimat) dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang menyebabkan aku ta'ajub dan kaget. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh bepergian bagi wanita selama dua hari kecuali bersama suami atau 
mahramnya, dan tidak boleh shaum pada hari Raya 'ledul Fithri dan "ledul Adhha, dan tidak 
boleh shalat setelah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan setelah 'Ashar hingga 
terbenam (matahari), dan tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi 
tiga masjid, Al Masjidil Haram, Masjid Rasul shallallahu 'alaihi wasallam dan Masjidil Agsha". 


Bab: Mempergunakan Tangan di dalam Shalat Untuk Melakukan Sesuatu Keperluan 
Yang Masih Bagian dari Shalat 


M کر ب يمول ابنِعَبًاس اه‎ enakan AANE Nang E 


d 


r 
- 


PU aa PIN Aa PNS ea AGE EA 
1 1 AA II 
PARA eka sale ولاه صل‎ SEM Aa Panai فاص جى‎ AH 


A E > هوم‎ 


bisu به بقلي ل أو بَعَدَمُبِكَلِيا‎ NIA £ Sai Ml 2 see 


و 


SAN NT BAN SA sé AAL SANG فَمَسَعَ‎ Aa يهو سَلَم‎ aa á feá s 


جهر ر 


P ian kaga, ko 2 aa Pa AAN Te ABEN | 
Aa IE GAN A3 Kai JE مَاصَكع‎ ae TNI 


Ii PAS تي‎ neba AN باد‎ dal Sean 
PUAN sun BA LAN KA ZAH Ee A1 7 ر‎ ah LGI 0 
Pen a o fallos تراد‎ Pass Pn خر‎ 


1123. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib sahaya Ibnu 'Abbas radliallahu "anhu bahwa 
dia mengabarkan dari 'Abdullah bin "Abbas radliallahu 'anhuma bahwa dia pada suatu malam 
bermalam di rumah Maimunah Ummul Mu'minin radliallahu 'anha, dia adalah bibinya, 
katanya: "Maka aku berbaring di sisi bantal bagian lebar, sementara Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan keluarganya pada bagian panjang, lantas Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam tidur hingga pada tengah malam kurang sedikit atau lewat sedikit, Beliau 


shallallahu 'alaihi wasallam bangun lalu sambil duduk Beliau mengusap (sisa) tidur pada 
wajahnya dengan tangannya. Kemudian membaca sepuluh ayat terakhir dari Surah Ali 
'Imran. Kemudian berdiri menuju tempat wudhu' lalu Beliau berwudhu' dengan sebaik- 
baiknya, kemudian shalat". Berkata, Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu, "Maka aku pun bangun 
dan aku lakukan seperti yang Beliau shallallahu "alaihi wasallam lakukan. Lalu aku menuju 
kepadanya dan berdiri di sampingnya. Maka Beliau meletakkan tangan kanannya di kepalaku 
seraya memegang telingaku hingga menggeserku ke sebelah kanannya. Kemudian Beliau 
shalat dua raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, kemudian dua raka'at, 
kemudian witir (ganjil) kemudian berbaring hingga datang kepadanya mu'adzin 
(mengumandangkan adzan). Maka Beliau shalat dua raka'at dengan ringan lalu keluar untuk 
menunaikan shalat Shubuh". 


Bab: Larangan Berbicara Ketika Sedang Shalat 


eS ES يا‎ NGA NG ATA LOLA 
2 ور‎ 

A Tai NGE MEA? 2‏ و 21244 رت NTP ng 8 ui‏ دده عه 

Keja 5 WE SL aa jaa | 416 NS 4 SES قال‎ 
P 
و‎ AN م و وار ? م و‎ A. -z “IANS ا ر کو رر مه و 4 2 و‎ 
HO 3S ME AAS الصلاة شغلا‎ GE قال‎ ES Asa Aa 
Pa 


0 -5 sls واد م وه كيد “د‎ 2 PAR 2g... ر ا‎ Ag D 
A a EAEE a E EN السَّلولَحَدَتْنَاهرَيمْبْنْسْفْيَانَعَنَ‎ yi 


4 PA 

7 22 م 5 OTG Te,‏ 22 دمر 

عنەعنا لبي صل الله pale‏ سَلمَ نحوه 
ae‏ 


1124. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Fudhail telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari 'Algamah dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika Beliau sedang shalat dan Beliau membalas salam kami. Ketika kami kembali 
dari (negeri) An-Najasyi kami memberi salam kembali kepada Beliau namun Beliau tidak 
membalas salam kami. Kemudian Beliau berkata: "Sesungguhnya dalam shalat ada 
kesibukan". Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami 
Ishag bin Manshur As-Saluliy telah menceritakan kepada kami Huraim bin Sufyan dari Al 
A'masy dari Ibrahim dari 'Alyamah dari "Abdullah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang seperti ini juga. 


KERA AK EA هو‎ Lae AAN ga PPA NS 
yA الي صل‎ SAN GAES AN 
و را‎ AAN ات‎ LANJA ate) كر ذه‎ Pasta ka La tas IS 
SENG a 

1125. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
'Isa dia adalah putra Yunus dari Isma'il dari Al Harits bin Syubail dari Abu 'Amru Asy Syaibaniy 


berkata; Zaid bin Argam berkata, kepadaku: "Sungguh kami pernah berbicara ketika sedang 
shalat hingga ada seorang diantara kami yang berbicara dengan temannya tentang 


E NX 


kebutuhannya sampai kemudian turun firman Allah Ta'ala (dalam surah Al Bagarah) 
"Peliharalah seluruh shalat kalian dan shalat Al Wustha dan berdirilah (dalam shalat) untuk 
Allah dengan khusyu'". (QS. Albagarah, 238), Maka kami diperintah untuk diam". 


Bab: Tasbih dan Kalimat Pujian Lain Yang Diperbolehkan dalam Shalat Bagi Laki-laki 


236 وو 
للهمعنه 


| بُوِسَعْدِرَضِيَ‎ paris ani ناي حازم‎ pa SE SAS Aa je Si 
SES MJ PE مرو‎ LN يُصَلِحبَينَ‎ ala NP ISA LIS 
dia PEN AAA Ya سَلَم‎ ja PAR sa َال‎ LEAN قَجَاءَبلالآبابکر 25 3 ضي‎ 


و 


9 Ai AAA a بكر ری اء‎ AÉ 
A روم‎ 


e Baag ك‎ AA WA | 
BEAT كما كرو‎ EA AR 2. AN رضي‎ AG SS ا هو‎ 


و 


SN AAA بكر‎ EU) ABANG a? DIA 
Lada 5 الله‎ Je NGE 555 
1126. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul 'Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu berkata; 
Suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar rumah untuk menyelesaikan 
masalah yang terjadi diantara suku Bani 'Amru bin 'Auf bin Al Harits kemudian tiba waktu 
shalat. Maka Bilal menemui Abu Bakar radliallahu 'anhuma seraya berkata: "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sedang berhalangan, apakah engkau mau memimpin shalat berjama'ah? Dia 
(Abu Bakar) menjawab: "Boleh, jika kalian menghenmdaki". Maka Bilal membacakan igamat 
shalat dan Abu Bakar maju memimpin shalat. Tak lama kemudian datang Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berjalan menerobos tengah-tengan shaf membelah barisan hingga sampai di 
shaf pertama. Maka orang-orang memberi isyarat dengan bertepuk tangan. Sahal berkata: 
"Apakah kalian tahu bahwa At-Tashfiih berbeda dengan At-Tashfiig? Saat itu Abu Bakar tidak 
bereaksi dan tetap meneruskan shalatnya. Ketika suara tepukan semakin banyak, Abu Bakar 
berbalik dan ternyata dia melihat ada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam barisan. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya agar dia tetap pada posisinya. 
Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji Allah kemudian Abu Bakar mundur, 
lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam maju untuk melanjutkan shalat. 


Bab: Menyebut dan Memberi Salam Atas Suatu Kaum dalam Bacaan Tahiyyah 
Karena Tidak Tahu 


228 A? ومو‎ 2 


Lae Ais aa 27 krki, 2 ر ر مه و‎ 
KEB حصن‎ MAIN pe PUSAT es 


PEMB BEE Gang Gg 5 gana JAE Jal saé N‏ فقن 


SAJA ea SA لوا‎ SIA sale KIRANA SAN Agaknya تاغل‎ 


e و‎ 


Meme LN laa PE IE SAINS بر‎ AR, PA 3 


ána کل‎ Ji Aak ass لك‎ AS SG رمو‎ KAL ES ENYA 


صَالِفي السَّمَاءِوَالارَض 


1127. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu 
'Abdush Shamad 'Abdul "Aziz bin 'Abdush Shamad telah menceritakan kepada kami Hushain 
bin 'Abdurrahman dari Abu Wa'il dari 'Abdullah bin Mas'ud radliallahu "anhu berkata: "Kami 
pernah membaca at-tahiyat dalam shalat, yang dalam tersebut kami menyebut nama dan 
memberi salam kepada beberapa diantara kami. Hal ini kemudian didengar oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam hingga akhirnya Beliau bersabda: "Bacalah: "Attahiyyaatu lillahi 
washshalawaatu waththayyibaat. Assalaamu 'alaika ayyuhannabiyyu wa rahmatullohi wa 
barakaatuh. Assalaamu 'alainaa wa 'alaa 'ibaadillahish shaolihiin. Asyhadu allaa ilaaha illallah 
wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh" " (Segala penghormatan hanya milik 
Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada 
engkau wahai Nabi dan juga rahmat dan berkahNya. Dan juga semoga kesejahteraan 
terlimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tidak 
ada ilah yang berhag disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusanNya"). Karena apabila kalian melakukan seperti ini, maka berarti kalian 
telah mengucapkan salam kepada seluruh hanba Allah yang shalih yang ada di langit dan 
bumi". 


Bab: Betepuk Tangan (untuk Mengingatkan Imam Yang Keliru) Bagi Kaum Wanita 


DENENG ig ي هر‎ bê akang NE NAS a عبد‎ as 
جَالوَالكَصَفِيقٌلِليْسَاءٍ‎ Nee aa NING agak EN ISA 


1128. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari Abu Salamah dari Abu Hurairah 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya ucapan 
tasbih buat laki-laki sedangkan bertepuk tangan buat wanita". 


AK 3 ane َا ي حازم‎ LEES A 3 Ian 


Apa IE Neg a yA صل‎ 
1129. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah mengabarkan kepada kami Waki' dari 
Sufyan dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Sesungguhnya ucapan tasbih buat laki-laki sedangkan bertepuk tangan 
buat wanita". 


Bab: Orang Yang Maju atau Mundur dalam Shalatnya Karena Ada Keperluan 


Pa A 


Pn ea RERNA 
Wasa E Ba صلم‎ e يصلي‎ AA Ta يَوْمَإلاْتيِوَأَبو بكر رضي‎ Aa 
KS Nanas ês 2 BENAR ga Kiping d Aa 


LA 


e2 
PA 


a a pees LG AN رضي‎ 
AN sasana an سل حين ر أو‎ 3 ATI ena Pe an شد‎ 0 PA EAA] 


“ 


- 
9 A 2 6 


AAN h A AA 
2 


a 


r 


asis 0 4 KDA 


1130. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah berkata, Yunus berkata, Az Zuhriy telah mengabarkan kepada saya Anas bin 
Malik Al Anshariy radliallahu 'anhu bahwa; Ketika Kaum Muslimin sedang melaksanakan 
shalat Shubuh pada hari Senin yang dipimpin Abu Bakar radliallahu 'anhu, mereka dikejutkan 
oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang menyingkap tabir kamar 'Aisyah radliallahu 'anha. 
Dari balik kamar itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memandang mereka saat mereka 
berada dalam barisan shaf. Beliau tersenyum dan tertawa. Maka Abu Bakar berbalik untuk 
masuk kedalam barisan shaf karena menduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan keluar 
untuk shalat. Kaum Muslimin merasa terganggu dalam shalat mereka karena sangat 
gembiranya dapat melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ternyata Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangan Beliau agar mereka melanjutkan shalat. 
Kemudian Beliau masuk ke kamarnya dengan menutup tabir. Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam akhirnya wafat pada hari itu. 


Bab: Mengusap Debu Pada Tempat Sujud Ketika Sedang Shalat 


NPL Pa‏ ا 


el NGABA LAJUR NA i PSA أبعي حَدَتْنَاشَيَْا‎ As 
اوور م‎ NG در ر‎ 2 7 ANGGE رم‎ 
احدة‎ GIS ات حت دد قال ان‎ ANG ad NBA 


1131. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban 
dari Yahya dari Abu Salamah berkata, telah menceritakan kepada saya Mu'aigib bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang seseorang yang mengusapkan tanah ke 
mukanya ketika sedang sujud. Beliau bersabda: "Jika kamu melakukannya, lakukanlah sekali 
saja". 


Bab: Menghamparkan Pakaian Untuk Tempat Sujud Ketika Sedang Shalat 


45 


A 
A 254 - 


As اور‎ 27A 


KEM Sea, غالب الْمَطَانُْعَنَبَكر‎ 6533 ES 

5 Bg کے رر‎ oko oA م و‎ > SW PANE ل 54 رر‎ 08 na ل ثم‎ ANG 
DARI SNN AS تطعأ‎ ga A صل ا‎ Al AS قال‎ 
ANE 3502525 سط و‎ 23 

1132. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyir 
telah menceritakan kepada saya Gholib Al Oaththan dari Bakar bin "Abdullah dari Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam saat udara sangat panas. Bila ada diantara kami yang tidak kuat meletakkan 
wajahnya di permukaan tanah, maka dia menghamparkan bajunya lalu sujud diatasnya. 


Bab: Gerakan Yang Diperbolehkan Ketika Shalat 


2 ايم‎ ILA pe ر كس ل و‎ Rep 2G رر و و روا ا ا ر ور‎ 
SISA gn JAM EL SALA NS مالك عَن ا ي النّضر‎ SA aa ia عبد الله بن‎ SS 
DL A RA LELE a NS yA Manan sesak Pu Sato" 2 َوه‎ Sa 
a hÉ قَإِدَاسَجَدَعَمَرَنٍ‎ Jan AA صل‎ ga ق ة‎ nn 
1133. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Abu An-Nadhir dari Abu Salamah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aku 
menjulurkan kakiku pada arah qiblat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika Beliau sedang 
shalat. Bila Beliau sujud maka aku tarik kakiku dan aku angkat. Dan bila Beliau berdiri, 
kembali kakiku aku julurkan lagi". 


5 7ال‎ NAM - 58 ا‎ A 0 4 و :ىا‎ KK, ا‎ ENY “SAS 4 A A 
Can) حدننامحمو دحد شبَابَة حد شعبه عن محمد بن زد دعن إبي هر ير رضي عنەعن‎ 


A 


= 
1 
ر رك سه‎ PA < ےم سس‎ 4 Pa 2 G £ Tg. G 
Z w e w r g 79 
عا فأ كته اله‎ AN PARA HU B2 الشتطاك‎ KANG IS WAN WA A PATALA LEAN ا‎ 
لله‎ d لى شد‎ PL لله و نه 5 ن‎ 
2 ai 2 a 
. - e ا‎ 

A م‎ 7 


A - 
د‎ ANA قد‎ E MAZARE. 22 bo م‎ Sa (TA A دراه‎ 9 
Pd 


A ra Pd P 
PAI < و‎ 2G A Za D < AG al ر‎ 2-2 Pa 22 p سے ال ا‎ G 


ور 
7 


4 
منهقدعتهو 


و 
aa An‏ - 


Tak 8... 3 24 23 3 Le 2 2 مه‎ 0 563 56 A << 
EEEN LTE EA (يَوَْمَيُدَعَونَ)‎ NJ aa aE أي‎ NES 


27 A 
4 


laila 


1134. Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah mengabarkan kepada kami Syababah 
telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya Beliau ketika selesai dari 
mengerjakan shalat berkata: "Sesungguhnya setan menghampiriku lalu menggangguku 
untuk memutus shalatku tapi Allah memenangkan aku atasnya dan aku berkehendak untuk 
mengikatnya di salah satu tiang masjid sampai pagi hari sehingga kalian semuanya dapat 
melihatnya. Namun aku teringat ucapan Sulaiman Alaihissalam yang berdo'a: Ya Rabb, 
anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorangpun setelah aku" 
telah memberitakan kepada kami (OS. Shad 35). Maka kemudian Allah mengusirnya"'. 


Kemudian An Nadhir bin Syumail berkata: fadza'attuhu dengan huruf dzal, artinya: 
mencekiknya seperti firman Allah Ta'ala QS Ath-Thur 13 yang artinya digiring. Yang benar 
adalah fada'attuhu. Dengan ada tanda taydid pada huruf 'ain dan ta. 


Bab: Jika Ada Binatang Lepas Yang Lewat di Hadapan Orang Yang Sedang Shalat 


ZA 


Sa « 27 2 Eh و ر ر یہ‎ IS ر اکر صر‎ 
KBS, PENGIN RM ES َي قال‎ 53053 NS sanad ASAT (SAS 


KAU A AL 


Aa A PEA 4 7 4 w 4 A .‏ 2 وهم 
جرف تبر إذارَ جل يصو إذالجَامكابّتەبيدِهفجَعَلتالدًابەتتازغه َه وهل TEA‏ ىدر ا2 
PANGGIL LA. $< -‏ 7 
اممف وام ع ,4 < TA Yok G Rig TAP A;‏ 2م AKA T‏ 
بر اتکی عمو da‏ کر ار تقول NAN ANN ya Ia JAPAN‏ 


ر 


5م 222 23 


KN si لوي ا 7 200002 ر 2 ا‎ E E a gi Tora ع‎ 7 
Dg peka Saga تَمَعَرَسُولٍ الوص لى‎ EA يعت قۇ‎ 


PARA Ian LA na nn Aris » 
جع إلى مَالفها‎ BESI ailisi ses ala LSI ANA 
LA baz 


1135. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Al Azraq bin Qais berkata; "Kami pernah berada di daerah Al 
Ahwaz ketika kami memerangi kelompok Haruriyyah. Ketika aku berada di tepian sungai ada 
seseorang yang sedang mengerjakan shalat sementara dia tetap memegang tali kekang 
tunggangannya. Maka hewan tunggangannya mengganggunya dengan bergerak kesana 
kemari hingga ia mengikuti kemana gerak hewannya itu". Berkata, Syu'bah dia adalah Abu 
Barzah Al Aslamiy; Tiba-tiba seorang dari Khawarij berkata: "Masya Allah, apa yang dilakukan 
orang ini?" Ketika orang tadi selesai dari shalatnya, dia berkata; "Sungguh aku mendengar 
percakapan kalian. Sungguh aku sudah pernah ikut berperang bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam enam, tujuh atau hingga delapan kali peperangan dan aku menyaksikan 
kemudahan-kemudahan yang Beliau ajarkan. Bagiku mengikuti hewan tungganganku itu 
lebih aku sukai daripada aku memaksa kembali ke padang gembalaan tempat hewan itu 
biasa berkeliaraan, yang nanti pasti lebih menyulitkan aku". 


SEE NE A CA ÁN CÁ áA S 
AN ANE E ءطو‎ PETE NAA ALAN AS 


Gi LAI و 4 ا م‎ Sur 
آيَاتِ‎ ipa NG LA AN دل كف‎ ISS ABS ES Ba AN an SEN 
A SEK agii مُفْرَ‎ LEN Aah WAH NYAN 


عام سم 


BA 7 A 
طم عضا‎ Rat جهھ‎ SANA ي جلث‎ AA ور‎ PANGAN, يتأ‎ 
Pa A - m A, - 


E PETA ey Aa بَعْصَاحِنَر‎ 


1136. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy dari 'Urwah berkata: 
Berkata, 'Aisyah radliallahu 'anha: "Ketika terjadi gerhana matahari Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam berdiri melaksanakan shalat, Beliau membaca bacaan yang panjang lalu Beliau 
ruku' dengan ruku' yang panjang lalu mengangkat kepala lalu memulai membaca surat yang 
lain, lalu ruku' kembali sampai menyempurnakannya dan kemudian sujud. Kemudian Beliau 
melakukan seperti itu lagi pada raka'at kedua kemudian setelah selesai Beliau bersabda: 
"Keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat (gerhana) 
nya, maka dirikanlah shalat hingga menghilang gerhana itu dari kalian. Sungguh aku telah 
melihat segala sesuatu yang telah dijanjikan bagiku dengannya dari tempatku berdiri ini, 
sehingga aku ingin mengambil setandan anggur di dalam surga, itu terlihat saat kalian 
melihatku aku ingin bergerak ke depan. Dan sungguh aku melihat jahanam yang apinya 
saling membakar satu sama lain saat kalian melihatku aku bergerak mundur dan aku melihat 
didalamnya ada 'Amru bin Luhai dan dialah yang pertama-tama merumuskan saibah". 


Bab: Meludah dan Meniup Yang Diperbolehkan dalam Shalat 


TAN Nin 5. ركنا سلما‎ > 
KAMI e sála ya LAN 


ja sana 


1137. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melihat ludah pada arah qiblat masjid. Spontan Beliau 
menampakkan kemarahannya kepada jama'ah masjid seraya bersabda: "Sesungguhnya Allah 
berada dihadapan setiap orang dari kalian (saat shalat). Maka bila sedang shalat janganlah 
seseorang meludah" atau sabdanya: "janganlah dia membuang dahak". Kemudian Beliau 
turun lalu menggosok ludah tersebut dengan tangannya. Dan berkata, Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma: "Jika seorang dari kalian meludah, maka meludahlah kearah kirinya". 


a KEL PE ANAN SAKTI MA GA BEAC CEEA VAA 
ڪن‎ ja EN TN AAN يقلا يو‎ SERANG GI gia JAA 


نا 


SAH £5 EPS 


1138. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami 
Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata: Aku mendengar Oatadah dari 
Anas bin Malik radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika 
seseorang sedang berdiri shalat, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Rabnya, 
maka janganlah dia meludah ke arah depannya dan jangan pula ke arah kanannya tetapi 
lakukanlah ke arah kirinya dibawah kaki (kirinya) ". 


Bab: Jika Dikatakan Kepada Orang Yang Sedang Shalat 'Majulah' atau 'Tungulah', 
Lalu Dia Menunggunya Maka Shalatnya Tidak Batal 


PA 
و دس‎ $ 


BSE GAL E NAH Sena AN FA NENAS KARI 
010 لاير‎ na NG NA و احالس م‎ A a و ر‎ ٣ ر‎ Sina Mu 
3 Ya Jadi عل ر قا‎ KA ap هعَاقدو‎ GA صل اله ليهو‎ GAN AS sk 

Ge é -‏ قات حي ANAA d‏ ء 
رمو UE Gn FE‏ 


1139. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu berkata: "Orang-orang 
shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengikatkan kain mereka di leher- 
leher karena kainnya kecil. Dan dikatakan kepada Kaum Wanita: "Janganlah kalian 
mengangkat kepala kalian hingga para laki-laki telah duduk". 


Bab: Tidak Boleh Menjawab Salam Ketika Sedang Shalat 


y 


TEA win res کارا‎ AN HP: و‎ NA ang و‎ PAN GTA KAA 
A 
TEPA 12 ده يار 3ه ف‎ AIALA ل ) اسم 1م ا س او ا‎ 03 LAN EY. 
AE NAS US ES NLN هوق‎ aLa sakan صل‎ ga IS ah CS 
Pa 
ATTN USA 
عَلَِوَقَالَإِنَف الصّلاةلشغلا‎ 


1140. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Fudhail dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alyamah dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu berkata: "Aku pernah memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika Beliau sedang shalat maka Beliau membalas salamku. Ketika kami kembali 
(dari negeri An-Najasyi), aku memberi salam kembali kepada Beliau namun Beliau tidak 
membalas salamku. Kemudian Beliau berkata: "Sesungguhnya dalam shalat terdapat 
kesibukan". 


n 


م 


SNG خط ون أ ا وع‎ ENE ت کد كد كرا‎ PA مقطو نكر كك عيذ‎ NG 
عبّدالوارثحد شر بن ند ير عن بنا ليربا م عن جاير بن‎ a me حد‎ 


دم AN‏ ل . ر ارخ لد يعدي ري A‏ لشم )م ع كر و ساس ]روات ٦ے‏ في Gah‏ ره يي 
aa‏ قال pa‏ رسو ل الله صل a‏ سلجي Aa as‏ ر CR‏ 


IM 
به‎ ALANG da ak HAA صل اله مايه و‎ ES 
wa, 3 4 5 44 
Ta IM 
Gar NG رر م يي ےو‎ 21 A هر رعس عم‎ Jaan و و‎ Ta A ANA r oe ا‎ 


A - g LA در عي‎ Pd 
Evers? AAN NAKAL ARA Mechs E IRAN 
كنت‎ SEE يه رَدَعَيَ فقالإِنْمَا منعنيا‎ Saka SAS عَِيَفوَقَمَفي قلبي‎ 
Basi 2 A A س۶‎ 12A 1 E g c A 4 WÉ 
akal جها إلى غير‎ FAN SS dei 


1141. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Katsir bin Syinzhir dari 'Atha' bin Abu Rabah dari 
Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


mengutusku untuk menyelesaikan keperluan Beliau. Maka aku berangkat kemudian kembali 
setelah menuntaskan tugasku itu, lalu aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Aku 
memberi salam kepada Beliau namun Beliau tidak membalas salamku. Kejadian itu 
menimbulkan kegusaran dalam hatiku yang hanya Allah sajalah yang lebih mengetahuinya. 
Kemudian aku berkata dalam hatiku, barangkali Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
menganggap aku terlambat menunaikan tugas dari Beliau. Kemudian aku memberi salam 
kembali dan lagi-lagi Beliau tidak membalasnya. Timbul lagi kegusaran dalam hatiku yang 
lebih besar dari yang pertama. Kemudian aku memberi salam lagi, lalu Beliau membalasnya 
seraya berkata: "Sesungguhnya yang menghalangiku buat menjawab salammu adalah karena 
aku sedang melaksanakan shalat". Saat itu Beliau sedang berada diatas hewan 
tunggangannya yang tidak menghadap ke arah giblat. 


Bab: Mengangkat Tangan Ketika Sedang Shalat Karena Ada Keperluan 


A‏ ادامر 7 زعا ي حازم akan Hape‏ ا كول اصن 


NA ANY كر ج صل‎ An موي مرو بن ڪون‎ TAN 


IM 


SNI as 2 yag SEA AJ Sa‏ رضي اله 
EONS BA RA KAN RA Ae Asal MBK‏ 


gr 4 


e a MAN A A? NN SU A‏ رعو ر وہ ووک ر 
Ga NG GAN‏ نشت KA (AB ELANG GG‏ رضي الله NENG ANA‏ 


سوم 0 


PANGAN Sea KANG, سام مشي‎ sahé Aa 
en a KAS ió aa PAN 


1 


je aka RAN GA Sesuai‏ تيوسام 


PA wg l RX + a11 


NAN? سما ڪَم حينَ تا ڊڪم سي‎ ALIS MN þú MN as 


P 


: 11 agai AKI 223 1815 “ NENG < HtA . 2 20 . 2» G at. 

Saidh MAH FAN Ga فليّقل‎ e | 
2 م د عو‎ A A A3 7 
KESAN Hen ENI Boi Ika KANG NGAEN رضي‎ 


r 


aa : Haa sa o 


1142. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
'Aziz dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu berkata; Telah sampai kabar 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa pada suku Bani 'Amru bin 'Auf bin Al 
Harits di Quba' timbul masalah diantara mereka. Maka Beliau bersama para sahabat Beliau 
berangkat kesana untuk menyelesaikan masalah. Ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tertahan lama disana sedangkan waktu shalat sudah masuk. Maka Bilal menemui 
Abu Bakar radliallahu 'anhuma seraya berkata: "Wahai Abu Bakar, Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam terlambat hadir sedangkan waktu shalat sudah masuk, apakah engkau 
bersedia memimpin shalat berjama'ah? Dia (Abu Bakar) menjawab: "Ya bersedia, jika kamu 
menghendaki". Maka Bilal membacakan igamat shalat dan Abu Bakar maju dan memulai 
takbir memimpin shalat bersama orang banyak. Tak lama kemudian datang Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berjalan di tengah-tengan shaf membelah barisan hingga sampai di shaf. 
Maka orang-orang memberi isyarat dengan bertepuk tangan. Sahal berkata: "At-Tashfiih 
sama maksudnya dengan At-Tashfiig. Dia berkata: "Saat itu Abu Bakar tidak bereaksi dalam 
shalatnya. Ketika suara tepukan semakin nyaring terdengar, Abu Bakar baru berbalik dan 
ternyata ada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi memberi isyarat kepadanya 
agar tetap meneruskan shalatnya. Lalu Abu Bakar mengangkat kedua tangannya lalu memuji 
Allah kemudian dia mundur ke belakang dan berdiri di barisan, lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam maju untuk memimpin shalat berjama'ah. Setelah selesai Nabi berbalik 
menghadap jama'ah lalu bersabda: "Wahai sekalian manusia, mengapa kalian ketika 
mendapatkan sesuatu dalam shalat, kalian melakukannya dengan bertepuk tangan? 
Sesungguhnya bertepuk tangan itu adalah isyarat yang dilakukan bagi kaum wanita. Maka 
siapa yang mendapatkan sesuatu yang keliru dalam shalat hendaklah mengucapkan 
Subhaanallah". Kemudian Beliau memandang ke arah Abu Bakar radliallahu 'anhu seraya 
berkata: "Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu untuk melanjutkan memimpin shalat 
berjama'ah bersama orang banyak ketika aku sudah memberi isyarat kepadamu (agar 
meneruskannya)?" Abu Bakar menjawab: "Tidak patut bagi Ibnu Abu Ouhafah memimpin 
shalat di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ". 


Bab: Meletakkan tangan pada lambung dalam shalat 


GS عو‎ 


Eye GA NENG BAN EA يوب‎ K e sa | Asa 


o 


5 SE ja بُوهلالء عن وسو مني همعن لين‎ Sia قا وَقَالَهِشَامُوَ‎ NANG padi 


A 29 
1143. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: "Dilarang 


bertolak pinggang dalam shalat". Dan berkata, Hisyam dan Abu Hilal dari Ibnu Sirin dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


ANA? A DDS 2,8 GA ”و ر وم‎ Pap 
A NGALA رضي‎ eS وبنعل دتا‎ Pa SS 


pade Njah PRENAS 


1144. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Hisyam telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang shalat dengan bertolak 


pinggang". 


Bab: Seseorang Memikirkan Sesuatu Ketika Sedang Shalat 
Sr وشا ا ا ل‎ PAN aa) Ms 


ts aa giai لوس فصر‎ jagat WAN A NGU JAN gak 


7 
A A 


رس بنع سد Be‏ وت 514 3b‏ 


1145. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur telah menceritakan kepada kami 
Rauh telah menceritakan kepada kami 'Umar -dia adalah anak dari Sa'id- berkata, telah 
mengabarkan kepada saya Ibnu Abu Mulaikah dari 'Ugbah bin Al Harits radliallahu 'anhu 
berkata: "Aku pernah shalat 'Ashar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Setelah 
memberi salam, tiba-tiba Beliau berdiri dengan tergesa-gesa dan menemui sebagian isteri- 
isteri Beliau. Kemudian setelah itu Beliau keluar kembali dan Beliau melihat bahwa orang- 
orang semua keheranan dengan ketergesaan Beliau. Maka akhirnya Beliau bersabda: "Aku 
teringat ketika aku shalat tadi tentang sebatang emas yang ada pada kami. Aku tidak suka 
bila benda itu berada pada kami sampai sore atau bermalam, maka aku perintahkan untuk 
dibagi-bagikan". 


A 


TEE 338 A52 AE عن الع كال‎ ji He NS ag Aa 


Geo NA SA La «3313 DE سلا‎ 


A 


As gala NG P miopi AER A‏ لاذ کر مالغ یکن یذ گر 
BRA a NG AN A in PNS‏ 


راي مابرعو 


a A 


22 KANG 


1146. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ja'far dari Al A'raj berkata: Berkata, Abu Hurairah radliallahu 'anhu; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika panggilan shalat (adzan) dikumandangkan maka 
setan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara adzan tersebut. 
Apabila panggilan adzan telah selesai maka setan kembali. Dan bila igamat dikumandangkan 
setan kembali berlari dan jika iqamat telah selesai dia kembali lagi hingga senantiasa dia 
mengganggu seseorang seraya berkata: ingatlah sesuatu, yang semestinya harus tidak 
diingat, yang pada akhirnya orang itu tidak menyadari berapa raka'at yang sudah dia 
laksanakan dalam shalatnya". Berkata, Abu Salamah bin 'Abdurrahman, "Bila seseorang 
melakukan hal seperti itu, maka hendaklah dia sujud dua kali dalam posisi duduk". Dan Abu 
Salamah mendengar keterangan ini dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu. 


A 


SG AE ne SIA ANE EK SAS BAN Asi 


CA 
Ga 
CA 
Ga 


dá LSN iis, D A 


r 


SEA Ka pake TES‏ ف الْعَتَمَدَقَقَالَ لا 
AS a Ba‏ 


جه م 2 - > بيرم وه KA‏ 


CG KISI 


A 2.2 KA 
Š NI 


یفقلت 


$ 


1147. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Utsman bin 'Umar berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Abu Dza'bi 
dari Sa'id Al Maqburiy berkata; Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Orang-orang 
mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak menyampaikan hadits (dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam). Maka aku temui seseorang lalu aku bertanya kepadanya; Surat apa yang 
dibaca oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat 'Isya' tadi". Orang itu 
menjawab: "Aku tak tahu". Aku tanyakan lagi: "Bukankah anda ikut shalat? Orang itu 
menjawab: "Ya benar". Maka aku katakan: "Aku tahu Beliau membaca surah ini dan ini". 


Bab: BAB: Tentang Sujud Sahwi Ketika Berdiri Setelah Dua Raka'at Shalat Fardlu 
(Tidak Mengerjakan Tahiyat Awal) 


BEA MPA ROA MAA í Laba بن بو‎ Á NU ANY 


و 


ÊSA) pai كفك من ب‎ Gal E ولا ا‎ saja La Aa 
PANGEN لاكه‎ Maka مع‎ JUN خش‎ AA قا‎ 
Bi 7 NZ ثم‎ 

AAA MI وهو‎ 

1148. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman Al A'raj dari 'Abdullah Ibnu Buhainah 
radliallahu 'anhu bahwa dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat 
dua raka'at diantara shalat Beliau, lalu Beliau berdiri dan tidak duduk, Maka orang-orang ikut 
berdiri mengikuti Beliau. Ketika Beliau menyelesaikan shalatnya (empat raka'at) sedangkan 


kami sedang menunggu-nunggu Beliau memberi salam, Beliau bahkan bertakbir sebelum 
memberi salam kemudian sujud dua kali dalam posisi duduk lalu baru memberi salam". 


Me aa بيو شتأ‎ Aa 

KER ام ”اظ‎ Id EEE 21-44 2 814 اسم‎ 7 KAGEN 3G Ng ot. 

og Ta اتنا‎ dana eng LAMA asa Koi 
ABI <j SA EA لاا‎ Í 3 رو‎ 


1149. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Abdurrahman Al A'raj dari 'Abdullah Ibnu Buhainah 
radliallahu 'anhu bahwa dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dari dua 
raka'at shalat Zhuhur dan tidak duduk diantaranya. Setelah Beliau menyelesaikan shalatnya, 
Beliau sujud dua kali lalu memberi salam setelah itu". 


Bab: Jika Seseorang Shalat Lima Raka'at 


LA 


HASAN َد اللو رضي‎ P ALA ANE: Sian a 
في الصَّلَاةَقَقَالَوَمَادَاكَكَالَصَلَّيَتَ‎ Ia ARA HA Pen Kel ea 
es 


CA 


1150. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu.bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat Zhuhur lima raka'at. Beliau 
ditegur: "Apakah ada tambahan raka'at shalat?" Beliau menjawab: "Memangnya apa yang 
terjadi?" Dia ('Abdullah) berkata: "Anda kerjakan shalat lima raka'at". Maka Beliau sujud dua 
kali setelah memberi salam". 


Bab: Jika Memberi Salam Pada Raka'at Kedua atau Ketiga, Maka Hendaklah Sujud 
Dua Kali Sebagamana Sujud Biasa dalam Shalat atau Lebih Lama Lagi 


Cd NE si براه معنا ي سكعنا يهر‎ AS HE SAN AS 
LAHAN AAN gga KANGA PA nda 2 DIA 


“ IM 


AAN 2 yag PA ELANG‏ عا يفول gih PEN ATA SNG‏ ینم سد 

و Aa Pap Pa an‏ 
ANG iÉ‏ صل من المرب ر كتين دام و كلم ۾ EIN‏ 
LANSIA‏ صل Aas‏ 


1151. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Sa'ad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: "Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam shalat Zhuhur atau 'Ashar bersama kami, lalu Beliau memberi 
salam. Kemudian Dzul Yadain berkata kepada Beliau: "Wahai Rasulullah, apakah shalat 
dikurangi (raka'atnya)??" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada para 
sahabatnya: "Benarkah yang dikatakannya?" Orang-orang menjawab: "Benar". Maka Beliau 
menyempurnakan dua raka'at yang tertinggal lalu sujud dua kali". Berkata, Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu: "Begitulah yang dikerjakan oleh Nabi shallallahu "alaihi wasallam ". 


Bab: Orang Yang Tidak Melakukan Tasyahud 


- 
ووو TA‏ و واه 


دشا عد الله الکو و شف اځ امالك ب نآ عَ PISA ENAM NN‏ 


سیر ES iya ANN ya Atap AN AN SA SAN Ge 5 Pakki‏ قال هدو 
Jr NAS, KA |‏ سول الله صل العا : يَهوَسَلَمأَصَدََّدُو ra)‏ 


A A V 


a aah Ask الله‎ sanê AN 


> 


Jaa 


NN 


Hana 537 


KENA KANA GA AR ES ب‎ KG san sbi دأو‎ 5 


ر 2م 9م 


1152. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik bin Anas dari Ayyub bin Abu Tamimah As-Sakhtiyaniy dari Muhammad bin Sirin dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ketika Rasulullah menyelesaikan shalatnya yang baru dua 
raka'at, Dzul Yadain berkata kepada Beliau: "Apakah shalat digashar atau anda lupa, wahai 
Rasulullah?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apakah benar yang 
dikatakan Dzul Yadain?" Orang-orang menjawab: "Benar". Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bediri dan mengerjakan shalat dua raka'at yang kurang tadi kemudian memberi 
salam. Kemudian Beliau bertakbir lalu sujud seperti sujudnya (yang biasa) atau lebih lama 
lagi kemudian mengangkat kepalanya". Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb 
telah menceritakan kepada kami Hammad dari Salamah bin 'Algamah berkata, "Aku 
bertanya kepada Muhammad tentang dua sujud sahwi apakah ada tasyahudnya? Dia 
menjawab: "Tidak ada menurut hadits Abu Hurairah radliallahu 'anhu ". 


Bab: Bertakbir Ketika Melakukan Sujud Sahwi 


Z 


SETELAN ga BA lir Mabe يدن ٳ بر اهم‎ a ره عام بغ‎ KANG GANG 


Sa SEN SIG Keras : EN LAN‏ مين 


karung KE Gg في م ابو بک وَعْمَرْرَضِيٌ‎ AN SE Bam ES 


SIN ina 2 AIA Pasi AI IS ENY sa وخر‎ 


aiak fo adisi KST An os pa Ji 
K3 


1153. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Ibrahim dari Muhammad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah 
shalat bersama kami dalam suatu shalat malam, Berkata Muhammad: Kecenderungan 
dugaanku adalah shalat 'Ashar, yaitu sebanyak dua raka'at lalu memberi salam. Setelah itu 
Beliau mendatangi kayu yang tergeletak di masjid, Beliau berbaring dengan meletakkan 
kedua tangannya pada kayu tersebut. Diantara mereka yang ikut shalat ada Abu Bakar dan 
'Umar radliallahu 'anhuma. Namun keduanya sungkan untuk berbicara dengan Beliau lalu 
keluar mendahului orang banyak. Sementara orang-orang berkata: "Shalat diringkas (gashar) 
" Tiba-tiba ada seorang yang dipanggil oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
panggilan Dzul Yadain, dan ia berkata: "Apakah anda lupa atau shalat digashar?" Beliau 
berkata: "Aku tidak lupa dan shalat juga tidak digashar". Beliau berkata: "Aku tidak lupa dan 
juga shalat tidak digashar!". (Dzul Yadain) berkata: "Benar, sebenarnya anda telah lupa". 
Maka Beliau shalat dua raka'at kemudian memberi salam. Kemudian Beliau bertakbir lalu 
sujud seperti sujudnya (yang biasa) atau lebih lama lagi kemudian mengangkat kepalanya 


lalu bertakbir lagi kemudian meletakkan kepalanya lalu bertakbir kemudian sujud seperti 
sujudnya atau lebih lama lagi, kemudian mengangkat kepalanya dan takbir. 


w ERZ 2 2 2 2 05 Laki AA zí PA KG 
DN ل ل‎ WAN JANG 


A grr A 


aaa SANG asa AE ا‎ agi | AAS 33 


ابن 


w S7 r 


KA AN basa NENG nas Aa pakan NIS AI 30 333 STAY, PESARA 
ISI MEN ES Aa “laka AG Go Ca 


1154. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Laits dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari 'Abdullah Ibnu Buhainah Al Asadiy sekutunya suku 
'Abdul Muthalib bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendirikan shalat Zhuhur 
namun tidak melakukan duduk (tasyahud awal). Setelah Beliau menyempurnakan shalatnya, 
Beliau sujud dua kali, dan Beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk 
sebelum memberi salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama Beliau sebagai ganti 
yang terlupa dari duduk (tasyahud awal). Hadits ini diperkuat oleh Ibnu Juraij dari Ibnu 
Syihab dalam masalah "takbir (dalam sujud sahwi) ". 


Bab: Jika Seseorang Tidak Mengetahui Apakah Tiga atau Empat Raka'at Yang Sudah 
Dikerjakannya, Maka Dia Sujud Dua Kali dalam Posisi Duduk 


ed 5‏ معاد 5 Pn BASA S3‏ ناي NP FS‏ بنا ي گثير َنأ يسمه 


ANAA 33 e شولا‎ e 


صر اط Sea PN Go GAN SEL SY,‏ 
Ni 7? ce 27 2 A TAN ? 7‏ ر ر ر ۹ أ 31 c 2 å‏ 7 
يَخْطِرَبَينَالَمَرَءِ وَحَفْسِهِ يفو لاذ کر كَذَا وَ كُذَامَالَمْ يکن يڏ کر حمَى SES SNN ES‏ 


r‏ و 


SA Pera‏ گم صل KAP Ar Á EN‏ كين وهو جَالش 


1155. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Abu 'Abdullah ad-Dastawaniy dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Jika panggilan shalat (adzan) dikumandangkan, setan lari sambil mengeluarkan kentut 
hingga ia tidak mendengar suara adzan tersebut. Apabila panggilan adzan telah selesai maka 
setan kembali. Dan bila iqamat dikumandangkan setan kembali berlari dan jika iqamat telah 
selesai dia kembali lagi hingga untuk mengganggu hatinya seseorang seraya berkata; 
ingatlah ini dan itu, yang semestinya tidak diingat sehingga seseorang membayanngkannya 
hingga akhirnya orang itu tidak tahu berapa raka'at shalat yang sudah dia laksanakan. Oleh 
karena itu bila seorang dari kalian tidak mengetahui berapa raka'at dari shalat yang sudah 
dikerjakannya, apakah tiga atau empat raka'at maka hendaklah dia melakukan sujud dua kali 
dalam posisi duduk". 


Bab: Sujud Sahwi dalam Shalat Fardlu dan Sunnah 


Sa “au Pad 57 ر 1م مه‎ Eng 5 A د د د و‎ y ا‎ 
BAN EA TE isaka Ae ابن‎ NGA بن يو سف ا‎ LAKANA 


ALA z PA 


A BANGGA DEMY HARAN AN Asal LAIN Je سول اله‎ P 5 
Pat 9 Ae eh nge, ر ص مر‎ D PG ls 
ASIA LN ىلا يدري که صَلَ 5 جَدَمَلِكَ أَحَدُكَء‎ As 


1156. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya bila seseorang 
dari kalian berdiri mengerjakan shalat, setan akan datang menghampirinya (untuk 
menggodanya) sehingga tidak menyadari berapa raka'at shalat yang sudah dia laksanakan. 
Oleh karena itu bila seorang dari kalian mengalami peristiwa itu hendaklah dia melakukan 
sujud dua kali dalam posisi duduk". 


Bab: Jika Orang Yang Sedang Shalat Diajak Bicara Maka Dia Memberi Isyarat 
dengan Tangannya Lalu Mendengarkannya 


ل و و >7 |< و ور 2 ع Pk‏ مه P‏ ۶ ر A‏ 70 
Sa NG aan Pe‏ ابن Ia‏ خي مرو ANGGÉ‏ 6 يپ SAN‏ 
A‏ 00 


pe Ela AAN PM ag Pedan dna‏ الله 


A 


A 


WA WG Ji 5 ais Mn PEGANGAN ME 
LS GAES Aa EA SANG AAA 
KPA ge AE KEL Sean Saja ضر ب‎ 


a 


1 مره و‎ A AK 


333 Taji Kelar Jha BU mb a a NA 
BAE َنْب‎ ida EA LANA الله‎ Ge sa NE MG Jas 
ti; eS KANGA NAN, 
DAS A للك اكمار‎ Baiso مي‎ KE JE 


DATAN 2 z ر‎ AN ا د لمهم )1ج‎ LA r 
OE An, ئاز‎ DaN Md 
3 رر ر‎ 5 Ee 2 INT ره‎ DA e As 

ERE ERREUS AIEE Ay a51 9 gan) Aas Kn NGE Ca قَالَيَابِنَت أ‎ 


ار 2 


Vka Un A) 


1157. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepada saya Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru dari Bukair dari 
Kuraib bahwa Ibnu 'Abbas dan Al Mismar bin Makhramah dan 'Abdurrahman bin Azhar 


radliallahu 'anhum, ketiganya mengutusnya (Kuraib) untuk menemui 'Aisyah radliallahu 
'anha dengan mengatakan, "Sampaikan salam dari kami semua kepadanya, dan tanyakan 
tentang dua raka'at setelah shalat 'Ashar dan tanyakan kepadanya bahwa kami mendapat 
berita bahwa dia mengerjakan shalat tersebut padahal telah sampai berita kepada kami dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau melarang mengerjakannya, bahkan aku 
bersama 'Umar bin Al Khaththab pernah memukul orang yang mengerjakannya. Kuraib 
berkata: "Maka aku menemui 'Aisyah radliallahu 'anha lalu kusampaikan kepadanya semua 
tujuan aku diutus. Maka (Aisyah radliallahu 'anha) menjawab: "Tanyakan saja kepada Ummu 
Salamah ". Lalu aku menemui mereka yang mengutusku dan aku sampaikan ucapan 'Aisyah 
radliallahu 'anha. Lantas mereka memerintahkanku menemui Ummu Salamah dengan 
memerintahkan hal yang sama seperti ketika mereka mengutusku menemui "Aisyah 
radliallahu 'anha. Maka Ummu Salamah radliallahu 'anhah berkata: "Aku mendengar Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam pernah melarang mengerjakannya namun di kemudian hari aku 
melihat Beliau mengerjakannya seusai mengerjakan shalat 'Ashar. Setelah itu Beliau 
menemuiku yang ketika itu bersamaku ada beberapa wanita dari suku Bani Haram dari 
kalangan Kaum Anshar. Maka aku utus seorang sahaya wanita dan aku berkata kepadanya: 
"Pergilah menemui Beliau (Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam) dan sampaikan kepadanya 
bahwa Ummu Salamah bertanya: Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Aku 
mendengar anda pernah melarang shalat dua raka'at setelah 'Ashar namun aku juga melihat 
anda mengerjakannya. Jika Beliau memberi isyarat dengan tangannya maka tunggulah". 
Maka sahaya tersebut melaksanakannya dan ternyata Beliau memberi isyarat dengan 
tangannya. Maka sahaya ini menunggu dari Beliau. Setelah selesai Beliau berkata: "Wahai 
binti Abu Umayyah, kamu bertanya tentang dua raka'at setelah 'Ashar. Sungguh aku 
kedatangan rambongan orang dari suku "Abdul Qais yang menyebabkan aku terhalang dari 
mengerjakan dua raka'at setelah Zhuhur. Itulah yang aku kerjakan (setelah 'Ashar) ". 


Bab: Memberi Isyarat dalam Shalat 


وام وهم 


AN IA HE EA NE Se E KAB SA 


LA 
WENI Ka G 


ARA Sek Je NG gan LL رضي‎ 
ka LEAN PAN مَعَدُفَحُيسرَسُو‎ AN Ia ah سام‎ sa SA رسو‎ 
SEA ISA | KG NGAEN وَحَانَتٌ الصَّلَاهفَجَاءَبكَالَإِلَ أي بكر رضي‎ 

& ASIA) َعَم‎ NGANG SAN JSM وقد‎ 05385 
ES Seni ka na JAN AAS pa NELLA رضي‎ 

KA RA SAN NAGA‏ رَضِيَ الله GEMI, ad e‏ الاس 


Z 
w - 2 Z D 20 + كور‎ 5 


KA La لاو صل عليه‎ AN NG ka LE صل‎ NI EKA 
A س ےت‎ Gg AS رر وور راه ابا ار م ر ارو ت‎ 2D, ja 
KA ا‎ me TA 
£ G A WA eta 


P 


3 27 و‎ Pd 


en U a N LA PAR 


ad 


r 


- g SK pa - و‎ PENA 2. p 
ina NG SALA SANA, Wa sina KEMALA IG GEA 


AN) رَسُو‎ An Ia ABS, Sasa AN رضي‎ AI IBAN SN 

Ba EN صَلَ‎ 
1158. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Ya'qub bin 'Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'adiy radliallahu 'anhu, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendapat kabar bahwa telah terjadi masalah diantara 
suku Bani 'Amru bin 'Auf bin Al Harits. Maka Beliau disertai beberapa orang berangkat 
kesana untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tertahan lama disana hingga waktu shalat sudah masuk. Maka Bilal menemui Abu 
Bakar radliallahu 'anhuma seraya berkata: "Wahai Abu Bakar, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam terlambat hadir sedangkan waktu shalat sudah masuk, apakah engkau bersedia 
memimpin shalat berjama'ah? Dia (Abu Bakar) menjawab: "Boleh, jika kamu menghendaki". 
Maka Bilal membacakan igamat lalu Abu Bakar maju dan memulai takbir memimpin shalat 
bersama orang banyak. Tak lama kemudian datang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menerobos tengah-tengan shaf hingga sampai di shaf (depan). Maka orang-orang memberi 
isyarat dengan bertepuk tangan namun Abu Bakar tidak bereaksi dalam shalatnya. Ketika 
orang-orang (yang memberi tepukan) semakin banyak, Abu Bakar menoleh dan ternyata ada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi 
isyarat memerintahkan kepadanya agar tetap meneruskan shalatnya. Abu Bakar mengangkat 
kedua tangannya lalu memuji Allah dan mundur, lantas berdiri di barisan lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam maju untuk memimpin shalat berjama'ah. Setelah selesai Beliau 
berbalik menghadap jama'ah lalu bersabda: "Wahai sekalian manusia mengapa kalian ketika 
mendapatkan sesuatu dalam shalat, kalian melakukannya dengan bertepuk tangan? 
Sesungguhnya bertepuk tangan itu adalah isyarat yang hanya dilakukan bagi kaum wanita. 
Maka siapa yang mendapatkan sesuatu yang keliru dalam shalat hendaklah mengucapkan 
subhaanallah, karena tidaklah seseorang mendengar ketika ada yang berucap subhaanallah 
kecuali dia harus memperhatikannya. Dan kamu wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu 
untuk melanjutkan memimpin shalat berjama'ah bersama orang banyak ketika aku sudah 
memberi isyarat kepadamu (agar meneruskannya)?" Abu Bakar menjawab: "Tidak patut bagi 
Ibn Abu Quhafah memimpin shalat di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ". 


At 


Kai‏ ځُيى SA NG‏ اب ڻو هپ دتتا التو ري عَنْهِمَامِعَنْفَاطِمَدَعَنَأَنْمَاءَقَالَتَ 


Z 2 | 


SA MSG Eiaa ÉN قَايِمَدَوَ‎ pi masha 2002 
SAN آي قات بر‎ BAN ap 


1159. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepada saya Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Atz-Tsauriy dari Hisyam dari 
Fathimah dari Asma' berkata: "Aku menemui Aisyah radliallahu 'anha sedangkan saat itu dia 
sedang berdiri shalat begitu juga orang-orang sedang mengerjakan shalat. Lalu aku bertanya: 
"Apa yang sedang terjadi?" Maka dia memberi isyarat ke atas dengan kepalanya. Lalu aku 


berkata: "Benarkah tanda itu (gerhana)?" Maka dia menjawab dengan (menganggukkan) 
kepalanya tanda mengiyakan". 


sr و‎ 


8. pr 
INN AA ANA GEA T NO MAWA Usia 


اين 


Aa ka انالومل‎ eh ee Ma MEN ایی عل‎ 


A AN SAN Jai LAN IG SSK 2) ECU 33 PAN 


36 S5 6135 قار‎ 
1160. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan 
kepada saya Malik dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat di 
rumahnya. Ketika itu Beliau sedang sakit hingga shalat dengan duduk, dan orang-orang 
mengikuti shalat di belakang Beliau dengan berdiri. Maka Beliau memberi isyarat kepada 
mereka agar shalat dengan duduk. Setelah selesai Beliau bersabda: "Sesungguhnya imam 


diangkat untuk diikuti. Maka bila dia ruku', ruku'lah kalian dan bila dia mengangkat (kepala), 
agkatlah (kepala) kalian". 


Kitab: Jenazah 


Bab: Tentang Jenazah dan Orang Yang Sebelum Meninggal Dunia Akhir Ucapannya 
"Laa Ilaaha illallah" 


PI, A sa DIA Wany sas PA EA Jaa EN 5 PRAA 


ANG ot ور سه و سم‎ Kini ر‎ áA LAS NLA اي‎ rw ام‎ 
قال‎ GA فاخير‎ Sya da في‎ Gila ja للَمَعَلَيّهوَ‎ ETP glo 


2 e Z A 3و‎ rA 2 


Gi ARA D 12 aya AS P‏ 4 - ریو انسر ىقالو 22 ماه 


1161. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Mahdiy bin Maymun telah menceritakan kepada kami Washil Al Ahdab dari Al Ma'rur bin 
Suaid dari Abu Dzar radliallahu 'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku lalu mengabarkan kepadaku" 
atau Beliau bersabda: "Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barangsiapa yang mati 
dari ummatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun maka dia pasti 
masuk surga". Aku tanyakan: "Sekalipun dia berzina atau mencuri?" Beliau menjawab: "Ya, 
sekalipun dia berzina atau mencuri". 


ea A SAS sek ab GA LAYAN 


5 - وو و Z‏ > يرم 2 


P 4 Papa Entah ALA DS Sala AA AN AS 
KA JS 


1162. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami Syagig 
dari 'Abdullah radliallahu "anhu berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam: "Barangsiapa yang mati dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia 
pasti masuk neraka". Dan aku ('Abdullah) berkata, dariku sendiri: "Dan barangsiapa yang 
mati tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun maka dia pasti masuk surga". 


Bab: Perintah Mengantar Jenazah 


276 7 a 2 227822 - Saka -22 113, A karki, 
EARE TEEI l : DANGAN aaa Gas الو ليد‎ SAS 


2 


e NGADEK r 3 2. ENYA PE Pt PAS ZA ALANA iĴ CNREE 
maag ja SARS Soa Ar 5 piai 


Pei 


Ta, pn NA 2 NAMA LAIN 52 Sob 


1163. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Asy'ats berkata, aku mendengar Mu'awiyyah bin Suwaid bin Mugarrin dari Al 
Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam memerintahkan 
kami tentang tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara pula. Beliau 
memerintahkan kami untuk: mengiringi jenazah, menjenguk orang yang sakit, memenuhi 
undangan, menolong orang yang dizhalimi, berbuat adil dalam pembagian, menjawab salam 
dan mendoakan orang yang bersin. Dan Beliau melarang kami dari menggunakan bejana 
terbuat dari perak, memakai cincin emas, memakai kain sutera kasar, sutera halus, baju 
berbordir sutera dan sutera tebal". 


Kis‏ اد SA II Bi‏ ابنْشهاب قال MN‏ سَعِيدُبَنُ 
AN t, E PAR MAT ZA PN PE Aa > PAE Az KE ge APA AH‏ لمعل 
A‏ 


LAZ Ñ Ze راص .د‎ ZINEA ا ا‎ PA EPA Nee 2 Ge 2 و‎ 
AS ab ee 33 LAN A LE goa AS MAN AA pl 


A 


7 <7 2 7 و‎ Tt. ام ر رم‎ CS 
Jaa SRAI 4 KAT NS 


1164. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Amru 
bin Abu Salamah dari Al Awza'iy berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Syihab 
berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah 
radliallahu "anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Hak muslim atas muslim lainnya ada lima, yaitu: menjawab salam, menjenguk yang sakit, 
mengiringi jenazah, memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin". Hadits ini 
diriwayatkan pula oleh 'Abdur Razag berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan 
meriwayatkan kepadanya Salamah bin Rauh dari 'Ugail. 


Bab: Masuk Melihat Mayat Setelah Dikafani 


ala PARA Abe BILA Pang ANE AE uga NG 23 SAS 


2 


3 7 


A2 LEAN بو بكر رَضِيَ‎ AJE AN 2 Sa NA TAA 
ol fa Sis AN f ii ra 
جھو څا گب‎ ae Si مکی برد‎ A sasala aké TAP DIA Kh Bah 


DA 


CARIE AS In عَلَيَكَمَوَ‎ IE SAN بيه‎ Kes LIL Sei 
1 ea من‎ 


SAGE Nge sakt aaa 5 AN HU‏ رضي PELAN‏ ج وعم 
رَضِيَ A JÉ S E KE‏ قا ی Š PAS AK‏ رضي IE‏ 
a PARRE Luud ÉJ‏ قاض Ba ja PAKA PAEA‏ 


5g 


عل يَهوَسَلَمْكَدّمَاتَوَمَنَ گا PAN ea‏ يمو ت KERANA KAK‏ إلا 


576 ر - Gb naa‏ ره د 2 


Z A 4 PPA 7 
la gal ENI e PENIS NS pa ISI رسو‎ 
Us ME Êsa aab LÊNGA KA MABES رضي‎ KA AE, LH 


1165. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada saya Ma'mar dan Yunus dari Az Zuhriy 
berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Salamah bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, katanya, Abu Bakar radliallahu 
'anhu menunggang kudanya dari suatu tempat bernama Sunih hingga sampai dan masuk ke 
dalam masjid dan dia tidak berbicara dengan orang-orang, lalu dia menemui 'Aisyah 
radliallahu 'anha dan langsung mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang sudah 
ditutupi (jasadnya) dengan kain terbuat dari katun. Kemudian dia membuka tutup wajah 
Beliau lalu Abu Bakar bersimpuh didepan jasad Nabi, lalu menutupnya kembali. Kemudian 
Abu Bakar menangis dan berkata: "Demi bapak dan ibuku, wahai Nabi Allah, Allah tidak akan 
menjadikan kematian dua kali kepadamu. Adapun kematian pertama yang telah ditetapkan 
buatmu itu sudah terjadi". Berkata, Abu Salamah, telah mengabarkan kepada saya Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa: Kemudian Abu Bakar radliallahu "anhu keluar bertepatan 
'Umar radliallahu 'anhu sedang berbicara dengan orang banyak. Maka (Abu Bakar radliallahu 
'anhu) berkata, kepada ("Umar radliallahu 'anhu): "Duduklah!". Namun 'Umar tidak 
mempedulikannya. Lalu Abu Bakar berkata, lagi: "Duduklah!". Namun 'Umar tetap tidak 
mempedulikannya. Akhirnya Abu Bakar bersaksi (tentang kewafatan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam) sehingga orang-orang berkumpul kepadanya dan meninggalkan 'Umar, lalu Abu 
Bakar berkata: "Kemudian, barangsiapa dari kalian yang menyembah Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam, sungguh Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sekarang sudah wafat dan 
barangsiapa dari kalian yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha Hidup yang tidak akan 
pernah mati. Allah Ta'ala telah berfirman: (yang artinya): "Dan Muhammad itu tidak lain 
kecuali hanyalah seorang rasul sebagaimana telah berlalu (mati) rasul-rasul sebelum 
dia"..seterusnya hingga akhir ayat ... Allah akan memberi balasan pahala bagi orang-orang 
yang bersyukur" (OS. Ali'lmran 165). Demi Allah, seakan-akan orang-orang belum pernah 
mengetahui bahwa Allah sudah menurunkan ayat tersebut sampai Abu Bakar radliallahu 
'anhu membacakannya. Akhirnya orang-orang memahaminya dan tidak ada satupun orang 
yang mendengarnya (wafatnya Nabi) kecuali pasti membacakannya". 


INI AE ES قال‎ SE JIN SS فس كر كاده‎ Se 


# 


z 2 2 عر‎ 


a, م وَسَلَّم أَخْمَرَتهُآَتَهاقسِم لماج‎ yah MAA Yes Ate 215 MA sad 
SLS jan DO عدا لع‎ se PAN ونار‎ aa IKEA LS 


SITE SS AN IE a nak A An NAN كو ابل كل‎ 


S1‏ كاله قال LAN‏ صل AN AG SISA AE Na Masa yag KE‏ أك يَارَسُولَ الله 


05 SA 1. 8 ب هكم 1 ر‎ GBLA aa Mer e Ai: a 
Gas om 0 5S lag رجو‎ la SA PAHA SR ad 


1586063 مهو‎ SAN SAS PN an KA کي‎ NA BR 


A 


نا م و2 EM” SM ALI‏ ر روم 
sa 4 aa sas Jaki a Jak‏ بن‌ديتار Kasa‏ 


1166. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Kharijah bin Zaid 
bin Tsabit bahwa Ummu Al 'Ala' seorang wanita Kaum Anshar yang pernah berbai'at kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkannya bahwa: Ketika Beliau sedang mengundi 
pembagian sahabat Muhajirin (untuk tinggal di rumah-rumah sahabat Anshar sesampainya 
mereka di Madinah), maka 'Utsman bin Mazh'un mendapatkan bagiannya untuk tinggal 
bersama kami. Akhirnya dia kami bawa ke rumah-rumah kami. Namun kemudian dia 
menderita sakit yang membawa kepada kematianya. Setelah dia wafat, maka dia 
dimandikan dan dikafani dengan baju yang dikenakannya. Tak lama kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam datang lalu aku berkata, kepada Beliau: "Semoga rahmat Allah 
tercurah atasmu wahai Abu As-Sa'ib (Utsman bin Mazh'un). Dan persaksianku atasmu 
bahwa Allah telah memuliakanmu". Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata: "Dari 
mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?" Aku jawab: "Demi bapakku, wahai 
Rasulullah, siapakah seharusnya orang yang dimuliakan Allah itu?" Beliau menjawab: 
"Adapun dia, telah datang kepadanya Al Yagin (kematian) dan aku berharap dia berada 
diatas kebaikan. Demi Allah meskipun aku ini Rasulullah, aku tidak tahu apa yang akan 
dilakukan-Nya terhadapku". Dia (Ummu Al 'Ala') berkata: "Demi Allah, tidak seorangpun 
yang aku anggap suci setelah peristiwa itu selamanya". Telah menceritakan kepada kami 
Sa'id bin 'Ugair telah menceritakan kepada kami Al Laits seperti ini. Dan berkata, Nafi' bin 
Yazid dari 'Ugail: "Apa yang akan dilakukan-Nya terhadapnya". Dan dikuatkan oleh Syu'aib 
dan 'Amru bin Dinar dan Ma'mar. 


sa KAL Eka 1 Kas شار‎ Aan 
P3 5 SEA s3 D ata 
Jane کا الي صلا‎ SAS ليوو سأ انان بعلت مي‎ DIA 5 
KAA gg ابع ابن جر‎ R33 NE الملا یک ظا‎ JARAN تبك نأو‎ 
KEN Ga NG UAN 


1167. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata; Aku mendengar 
Muhammad bin Al Munkadir berkata: Aku mendengar Jabir bin "Abdullah radliallahu 'anha 
berkata: Ketika bapakku meninggal dunia aku menyingkap kain penutup wajahnya, maka aku 
menangis namun orang-orang melarangku menangis sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak melarangku. Hal ini membuat bibiku Fathimah ikut menangis. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia menangis atau tidak menangis, malaikat 
senantiaa akan tetap menaunginya sampai kalian mengangkatnya". Hadits ini dperkuat pula 
oleh Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir bahwa dia 
mendengar Jabir radliallahu 'anha. 


Bab: Orang Yang Memberitahukan Kematian Seseorang Kepada Keluarganya 
Sendiri 


3G 


na nya 2 GAN > د و‎ MEA ع ءاه‎ A £i NGT at 008 
الله‎ 2I RPK Sa سعيد بن‎ "abi Mao 2535 إسماعيل قال‎ Esa 
A 
£ 


KA AN) PAS AAN JINGGA Sala AMAN SA Aa 
SAS 


1168. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengumumkan kematian An-Najasyi pada hari 
kematiannya kemudian Beliau keluar menuju tempat shalat lalu Beliau membariskan shaf 
kemudian takbir empat kali. 


36 6 3 A BEN ل‎ 2 A pa (aa 

SAS‏ أ بو rana‏ حَدَتْمَاعَبَدَالْوَارِيْحَدَتْنَااً يو SEL‏ يدبن هلال عاذ مالك رضي الله 
Z Z‏ - 

0 ر م بے‎ gt LILA Fy > a21 $ مومه‎ 7 UA NLA 

Lak êmoh Tha AH Kane Sa SM AL Ja صل‎ Gad قال قال‎ aké 

2. 4 


PA A 
A SAMENG Kan NG Ktu | ١ ناغير ا‎ y A2 UNG و ر ر م‎ ENG 2 


MAAN‏ دف 
لولي دمن غير ai al‏ 


1169. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata: Telah bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Bendera perang 
dipegang oleh Zaid lalu dia terbunuh kemudian dipegang oleh Ja'far lalu dia terbunuh 
kemudian dipegang oleh 'Abdullah bin Rawahah namun diapun terbunuh, Dan nampak 
kedua mata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berlinang. Akhirnya bendera dipegang 
oleh Khalid bin Al Walid tanpa menunggu perintah, namun akhirnya kemenangan diraihnya". 


Bab: Meminta Idzin Untuk Mengurus Jenazah 


AG دس ر‎ ajz Z 27 PE ر م 2 دام‎ -A akr- KENAPA ےچ‎ 


A 
AA Kan 3< 2 Lara Au Ona و ا ر ل و‎ PP 46 9 > | SAP 
GLEB saba JAM Sasih gag AL sade كَاَّرَسُو ل الله صل‎ GUSI مات‎ JBL 
P. 


- 
ع و مور 


BUAYA ا ماو کا‎ 1 4 NG لم‎ KAÉ ANA VA خرو‎ AA 
7 Ry | 4 
4 


1170. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu 
Mu'awiyah dari Abu Ishaq Asy-Syaibaniy dari Asy-Sya'biy dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: "Bila ada orang yang meninggal dunia biasanya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melayatnya. Suatu hari ada seorang yang meninggal dunia di malam hari 
kemudian dikuburkan malam itu juga. Keesokan paginya orang-orang memberitahu Beliau. 
Maka Beliau bersabda: "Mengapa kalian tidak memberi tahu aku?" Mereka menjawab: 


"Kejadiannya malam hari, kami khawatir memberatkan anda". Maka kemudian Beliau 
mendatangi kuburan orang itu lalu mengerjakan shalat untuknya". 


Bab: Keutamaan Shabar Atas Kematian Anak 


5 


JAE رضي‎ alat ale MES A NE ا‎ 


a 


G rA 
272 Lg TA Kd 


Inai ANGGE EL Ade Na la aa kara 


A 


1171. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Tidak seorang muslim pun yang ditinggal wafat 
oleh tiga orang anaknya yang belum baligh kecuali akan Allah masukkan dia ke dalam surga 
karena limpahan rahmatNya kepada mereka". 


AAN LAN سوير رضي‎ gi NE Na BR NE CSS A 23 ANA 
قال نمام اقات هان‎ A FU jea saie Segan bagi 
NENG ME AE, PA AN ai PAKAH حِجَابَّامِنَ الَّارِ‎ BEA 


- A A 


SANG Sanata Naa BUSA سمي وآ ي هر مهرضي‎ DES أو‎ 
92 > KTM 2 ng 


1172. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Al Ashbahaaniy dari Dzakwan dari Abu 
Sa'id radliallahu 'anhu bahwa para wanita pernah berkata, kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Sediakanlah satu hari untuk kamil", Maka kemudian Beliau memberikan 
pelajaran untuk mereka dan diantaranya bersabda: "Siapa saja dari wanita yang ditinggal 
mati oleh tiga orang anaknya melainkan mereka akan menjadi hijab (pembatas) dari api 
neraka". Seorang wanita berkata: "Bagaimana kalau ditinggal mati oleh dua orang anak? 
Beliau menjawab: "Dan juga oleh dua orang". Dan berkata, Syarik dari Al Ashbahaaniy telah 
menceritakan kepada saya Abu Shalih dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Berkata, Abu Hurairah radliallahu 'anhu: "Bila mereka 
belum baligh." 


IM 


SEKEN ي‎ 0 BAN LN daa سعيد‎ LEG Ra £ CA 23 BUS 
Aa Ana AAN aa Sa Pa EN be a) 
MI) 


1173. Telah menceritakan kepada kami "Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, 
aku mendengar Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim yang ditinggal wafat oleh tiga 
orang anaknya, tidak bakalan masuki neraka selain sebatas melakukan sumpah Allah". 
Berkata, Abu 'Abdullah: Maksudnya melakukan sumpah Allah yang tersebut dalam Firman- 
Nya yang artinya: "Tidaklah dari kalian melainkan pasti akan melewatinya (neraka) (OS. 
Maryam 71) ". 


Bab: Ucapan Seseorang Kepada Wanita Yang Berada di Qubur; "Bershabarlah" 


اف ت ا و ار bapa NT‏ ی و ون ات كول A Ta ANGAS‏ )و ر 
GG aa ka Was‏ 
ea -‏ 


KASI BIS SE وهي‎ SISA abal 


1174. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berjalan melewati seorang wanita yang sedang berada di 
kuburan dalam keadaan menangis. Maka Beliau berkata:: "Bertakwalah kamu kepada Allah 
dan bersabarlah". 


Bab: Mamandikan Mayat dan Mewudlukannya dengan Air Yang Dicampur dengan 
Daun Bidara 


KA 


حد AN ANG NE SE‏ مالك عَن ايو ب Ma SAE SAN‏ ينعنم 


22 z 


KE 2 Kaya Ora 23 PT LA ANN PA APU MEI رضي‎ 8 Las Nhe 


Kh 


Wa كه‎ yha pe BL Aa AA SL EYE قال اغس‎ 


Gr سم‎ Wg AS 


َو sasa JG : HIU 5 ir Ga BETA SU na S5 SS pal‏ تَعْنِي إِزَارَهُ 


1175. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada saya Malik dari Ayyub As-Sakhtiyaniy dari Muhammad bin Sirin dari Ummu 'Athiyyah 
seorang wanita Anshar radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menemui kami saat kematian puteri kami, lalu bersabda: "Mandikanlah dengan 
mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu 
jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus (wewangian) 
atau yang sejenis. Dan bila kalian telah selesai beritahu aku". Ketika kami telah selesai kami 
memberi tahu Beliau. Maka kemudian Beliau memberikan kain Beliau kepada kami seraya 
berkata: "Pakaikanlah ini kepadanya". Maksudnya pakaian Beliau". 


Bab: Disunnahkan Ketika Memandikan Mayat Menguyurnya dengan Bilangan Ganjil 


SEA مڪنا مَعَطِيَهَرَضِيَ‎ a AE دام‎ 
SAM سیا لاا‎ yS 


C SWT SU Pra BII ال خرَة افو ر‎ AH S pnh مِنَدَلِكَ‎ 


LA 


2 Tun ne a Kang Ga د‎ 0 jus a AS GLA 
AGE Ga Lena j Pa. PN 247? 
Ip NAN SABUN ATAP م و‎ 


1176. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada saya 'Abdul 
Wahhab Ats-Tsaqafiy dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu 'Athiyyah radliallahu 'anha 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemui kami ketika kami akan 
memandikan puteri. Beliau lalu bersabda: "Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang 
dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu 
dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus (wewangian). Dan bila kalian telah 
selesai beritahu aku". Ketika kami telah selesai kami memberi tahu Beliau. Maka kemudian 
Beliau memberikan kain Beliau kepada kami seraya berkata: "Pakaikanlah ini kepadanya". 
Berkata, Ayyub telah menceritakan kepada saya Hafshah seperti hadits Muhammad ini 
dimana pada hadits Hadshah berbunyi: "Mandikanlah dengan siraman air berjumlah ganjil". 
Pada hadits itu juga ada disebutkan: "Tiga, lima atau tujuh kali siraman". Dan juga 
didalamnya ada berbunyi: "Mulailah dengan anggota badan yang kanan dan badan anggota 
wudhu'". Pada hadits itu juga ada disebutkan bahwa Ummu 'Athiyyah berkata: "Kami 
menyisir rambut puteri Beliau dengan tiga kepang". 


Bab: Dalam Memandikan Mayat, Hendaknya Memulainya dari Anggota Badan Yang 
Kanan 


w 
PA - 


Bb bia pb AE SS ب بر‎ Jaa ANIS A3 SS 


r 


رَضِيَ SEA‏ لاا NGA JA HN Ja aka yaa‏ نْبَاوَّمَوَ اضع 
Wars‏ 


1177. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Khalid dari Hafshah binti Sirin dari 
Ummu 'Athiyyah radliallahu "anhu berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika pemandian puteri Beliau yang meninggal dunia: "Mulailah dengan anggota 
badan yang kanan dan anggota wudhu' dari badan". 


Bab: Mendahulukan Anngota Badan Wudlu' 


AE ie maca ENENGE koki AS MSI مَى‎ PA SAS SIS 
PA Pt bg AN Era nali JA Aan SENA عَطِيَهَرَضِيَ‎ 
ea 

1178. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami 


Waki' dari Sufyan dari Khalid Al Hadza'i dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyyah 
radliallahu 'anhu berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkenaan 


pemandian puteri Beliau yang meninggal dunia: "Mulailah dengan anggota badan yang 
kanan dan anggota wudhu” dari badan". 


Bab: Bolehkan Mayat Wanita Dikafani Dengan Kain Sarung Laki-laki 


Aje ANA LN FANA Se yA A A i Ga NA خد اغد‎ 
ملك‎ SA AK feet e Lg 


SEE, : MAA Sha Pru 


PU GT (Ta 
Da ol 


1179. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Hammad telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu 'Aun dari Muhammad dari Ummu 'Athiyyah radliallahu "anhu berkata: 
Ketika puteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat Beliau berkata, kepada kami: 
"Mandikanlah ia (dengan mengguyurkan air) tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian 
anggap perlu dan bila kalian telah selesai beritahu aku". Ketika kami telah selesai kami 
memberi tahu Beliau. Maka kemudian Beliau memberikan kain Beliau kepada kami seraya 
berkata: "Pakaikanlah ini kepadanya". 


Bab: Menjadikan Air Yang Dicampur Kapur Barus Sebagai Air Guyuran Terakhir 


PA GS 5 - 3‏ 7 ل امم يج 
Sa‏ خا يدب $7 عُْمَرَ BEKAS‏ ريو عن كو NANG JA YAN YAA KERANA‏ 


bai Z 


N 
A 


44 


DIAN Seda sale Par Adaa‏ “عليه AM‏ اغس اتاد 
pa E me met EA‏ گافو EA,‏ 


A Gr ص‎ r BA. 


Apa yA 6 Ap BEA NG pin CS), SBU SUKA 253 


PIS KAN SIK Pera he PELAN ak 


A 


- 2 g 
4 Z 
a 1G 


AGA TE 


a ANA Ela UH اله‎ ae EME Mis NGÊS as 


1180. Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar telah menceritakan kepada saya 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Ummu 'Athiyyah radliallahu 'anha 
berkata: Ketika salah satu puteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam keluar seraya berkata: "Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang 
dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu 
dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus (wewangian) atau yang sejenis dari 
kapur barus (kamper). Dan bila kalian telah selesai beritahu aku". Berkata, Ummu 'Athiyyah 
radliallahu 'anha: "Ketika kami telah selesai, kami memberi tahu Beliau, kemudian Beliau 
memberikan kain, Beliau kepada kami seraya berkata: "Pakaikanlah ini kepadanya". Dan dari 
Ayyub dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah radliallahu 'anha dan dia berkata, bahwa Beliau 
bersabda: "Mandikanlah ia tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih dari itu jika kalian anggap 
perlu ". Berkata, Hafshah telah berkata, Ummu 'Athiyyah radliallahu 'anha: "Kami kepang 
rambut kepala puteri Beliau dengan tiga kepang". 


Bab: Menyisir Rambut Mayat Wanita 


اا مد ددا عبد اده و نهپ أ ANG‏ قال ايو بو É hak AS‏ سير ين 


rg d 


EK Ta NGNE وشو‎ KANA ga AE TE JAKAL 
AGA Ka ر ا‎ 7 A 
Ne are قرو ن نقضنه َغسّلنه مم‎ 


1181. Telah menceritakan kepada kami Ahmad telah menceritakan kepada kami 'Abdullah 
bin Wahb telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, Ayyub: Aku mendengar 
Hafshah binti Sirin berkata, telah menceritakan kepada kami Ummu 'Athiyyah radliallahu 
'anha: Bahwa mereka menjadikan (rambut) puteri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiga 
ikatan kemudian mereka melepaskannya lalu aku membasuhnya kemudian mereka jadikan 
kembali menjadi tiga ikatan (kepang) ". 


Bab: Bagaimana Cara Membungkus (mengkafani) Mayat 


MAE AO ANA N AN SAS‏ 5 ل 
ع NE NE D‏ ين Eaka aki Lagu NGE‏ 
BN SE ad‏ كه SSS‏ دحل da AA‏ 00 
SANGKA 9 Aa sa A al Alka B1 KUA IE SEL JAGA‏ 
NGO IS II BEA á E ANGE Sun BA BB AS‏ 
aa :‏ 


VI AB gal Pak Ga par NG HNS GABUNGAN an Bes 

-2722 
دورر‎ 
1182. Telah menceritakan kepada kami Ahmad telah menceritakan kepada kami 'Abdullah 
bin Wahb telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij bahwa Ayyub yang mengabarkan 
kepadanya berkata: Aku mendengar Ibnu Sirin berkata: Telah datang Ummu 'Athiyyah 
radliallahu 'anha seorang diantara wanita Anshar yang pernah berbai'at kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam sekembalinya dari Bashrah untuk menemui anaknya disana, 
namun dia tidak menemukannya lalu dia menceritakan kepada kami, katanya: "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menemui kami saat kami sedang memandikan putri Beliau yang 
wafat lalu berkata: "Mandikanlah ia dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun 
bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang 
terakhirnya dengan kafur barus dan bila kalian telah selesai beritahu aku". Berkata, Ummu 
'Athiyyah radliallahu 'anha: "Ketika kami telah selesai, Beliau kemudian memberikan kain 
Beliau kepada kami seraya berkata: "Pakaikanlah ini kepadanya". Dan Beliau tidak 
memerintahkan lebih dari itu dan aku sendiri sudah tidak ingat puteri Beliau mana yang 
meninggal saat itu". Ayyub berpendapat memakaikan kain maksudnya adalah menutupi 
seluruh badan mayat perempuan. Dan begitu juga bahwa Ibnu Sirin memerintahkan agar 


untuk jenazah perempuan ditutupi selluruh bagian badannya bukan hanya bagian 
bawahnya. 


Bab: Apakah Rambut Mayat Wanita Harus Dikepang Tiga? 


A WA 


AA صقر‎ NGE aa MEA Aja aya KATA SAS hn AH 


Fg 


4 
LA S2 ai TA I MSG LAS, PEN TA رو‎ Ea 21244 Kan, 03 WA 
ea ثلا نة قرو نۇ قالۇ كيم قال‎ aa ka ja desan 


1183. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Hisyam dari Ummu Al Hudzail dari Ummu 'Athiyyah radliallahu 'anha berkata: "Kami 
menjalin (rambut) keala putri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadi tiga ikatan (kepang) 
". Berkata, Waki' berkata, Sufyan: "Diikat kepang dan diketakkan di belakangnya". 


Bab: Meletakkan Kepangan Rambut Mayat Wanita Ke Belakang 


ya bae desi 33 LAYAN AI ON ra‏ کان کال حدق gn hi ea‏ الل 
sala PA Meri LENGE‏ سم NG la pal Pare BILANG‏ 
اغس لها بال در و ترا لااو ڪس اا ا تر Pn Aa‏ 
شَيْكَامِنَ pi Per SU, ra AE,‏ ضفر َا RA‏ 
KEK,‏ 


1184. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada saya Yahya 
bin Sa'id dari Hisyam bin Hassan berkata, telah menceritakan kepada kami Hafshah dari 
Ummu 'Athiyyah radliallahu 'anha berkata: Ketika salah satu puteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam wafat, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami seraya berkata: 
"Mandikanlah menggunakan daun bidara dengan ganjil, tiga kali, lima kali atau lebih dari itu 
jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus (wewangian) 
atau yang sejenis dari kapur barus (kamper). Dan bila kalian telah selesai beritahu aku". 
Ketika kami telah selesai, kami memberi tahu Beliau, kemudian Beliau memberikan kain 
Beliau kepada kami. Maka kami menyisir (dan menguraikan lalu mengepangnya) rambut 
kepalanya menjadi tiga kepang dan kami letakkan di belakangnya". 


Bab: Kain Berwarna Putih Untuk Kain Kafan 
A olei kanit PARA APN EA jar KTA GA iJ KAYA KUA داد‎ 
وات انا‎ E a Da 25 
DAA sa ad | PNGA D رضي نرسو صا‎ 
ر ر ا“‎ â za e -4 5 2 
MN فير ميض‎ NIA 


1185. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah bin Al Mubarak telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari 


bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (ketika 
wafat) dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat dari katun dari 
negeri Yaman dan tidak dikenakan padanya baju dan serban (tutup kepala). 


Bab: Mengkafani Dengan Dua Potong Kain 


ALLAH 29 


SEGAN 5 Aira‏ بَوْرَيَدِعَنأَيُوبَ MEA MA dan‏ رضي اله 


LA 


2A 32 ر ا ا ر را م‎ | sc 
الَو‎ gasak aha IE BN Gas IN IE 


4 


KAN TE LAN £ .‏ و 
Aas‏ يماو ودر HE SERBA LAS MS sa BII‏ 


Buta 
1186. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhum 
berkata: "Ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf di 'Arafah terjatuh dari hewan 
tunggangannya sehingga ia terinjak" atau dia Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
"Hingga orang itu mati seketika". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua helai 
kain dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) karena dia 
nanti akan dibangkitkan pada hari giyamat dalam keadaan bertalbiyyah". 


Bab: Memberi Wangi-Wangian Pada Mayat 


Best 


TEA SAMAN AK SIK Ks AKA 5 


uoa Lx كال كا‎ stan Kia Gal sa 33 Sa ala ga: 2 Sanata 
MSN les sang 53 اغُسِلُومُيِمَاءِوَسِدْرِوَكَقْنُوهْ‎ Aa sate aké Ei شُول نوصل ال‎ 
GK sah ARSA BA 


1187. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Hammad 
dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, "Ada seorang 
laki-laki yang sedang wukuf di 'Arafah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia 
terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia terinjak" atau dia Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: "Hingga orang itu mati seketika". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah 
dengan dua helai kain dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup 
kepalanya (serban) karena dia nanti akan dibangkitkan pada hari giyamat dalam keadaan 
bertalbiyyah". 


Bab: Bagaimana Cara Mengkafani Orang Yang Meninggal Dunia Dalam Keadaan 
Sedang Ihram? 


3222A% 


ig otg ALÉN PSA‏ عَنْسَعِيدِ ين جير MEA‏ رضي اله 


“n قل لي صل ال‎ A Pa aga D GA 
ANAA N Seh نولا تمسو‎ BPA AAA 


2 - 
AWAN‏ سء 
د ا 7 


1188. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah mengabarkan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas Ram: Bahwa ada seorang 
laki-laki yang sedang berihram dijatuhkan oleh untanya yang saat itu kami sedang bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua helai 
kain dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) karena dia 
nanti akan dibangkitkan pada hari giyamat dalam keadaan bertalbiyyah". 


Ge 


BSI AANS 36653233 Sa 
Je el EPA MEN َنم قال گان جلو اقمع الل صل‎ 
AE gh MESIN sen BEA اغْسِلُو مِمَاءِوَسِدْرِ وَ‎ ISA GK 3112365 


2 


CRAE In يوم القِيَامَةَكَالَأيُو‎ dea 


قال أ 


ر A2‏ 
يو BL‏ قصَتّه 


1189. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Amru dan Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhu berkata: "Ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di 'Arafah terjatuh dari hewan tunggangannya". Berkata, Ayyub: "Maka hewannya 
itu mematahkan lehernya". Dan berkata, 'Amru: "Maka hewannya itu menginjaknya". Lalu 
orang itu meninggal. Sehingga ia terinjak" atau dia Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
"Hingga orang itu mati seketika". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Mandikanlah dia dengan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua helai 
kain dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) karena dia 
nanti akan dibangkitkan pada hari giyamat...Menurut Ayyub berkata: "sedang membaca 
talbiyyah". Dan menurut 'Amru: "sebagai orang yang bertalbiyyah". 


Bab: Mengkafani Dengan Baju Gamis Yang Dijahit atau Tidak 


PA Ee 
9 مم مارو‎ 2 


CE اء عَنَابَنعْمَرَرَضِيَ‎ SA EA ba تر يي‎ SIS 


eh LIS sale Par SAI KAI‏ بيتك 
sahé Jo pa yaé‏ ان Ga AAS‏ 


r an 


di Ia 


PE‏ دين 


adi JA GT ISA anah ka Sat IE صََ‎ LAM 


1 


loeta TEA ل‎ DAN ÍJ aA تفع‎ gL ALA Larka كر‎ IAAT 
SANA NGA Ii Be an aa Isl jaa G 


AN STM LA 


ANG gaisok Sansi YA AKAN SN AA Ja قال ابح‎ 
nan si jebad ai A 


1190. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari 
Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa ketika 'Abdullah bin Ubay wafat, anaknya datang 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Berikanlah kepadaku baju anda untuk aku gunakan mengafani (ayahku) dan 
shalatlah untuknya serta mohonkanlah ampunan baginya". Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan bajunya kepadanya lalu berkata: "izinkanlah aku untuk 
menshalatkannya". Ketika Beliau hendak menshalatkannya tiba-tiba 'Umar bin Al Khaththab 
radliallahu 'anhu datang menarik Beliau seraya berkata: "Bukankah Allah telah melarang 
anda untuk menshalatkan orang munafiq?" Maka Beliau bersabda: "Aku berada pada dua 
pilihan dari firman Allah Ta'ala (QS. At-Taubah ayat 80, yang artinya): "Kamu mohonkan 
ampun buat mereka atau kamu tidak mohonkan ampun buat mereka (sama saja bagi 
mereka). Sekalipun kamu memohonkan ampun buat mereka sebanyak tujuh puluh kali, Allah 
sekali-kali tidak akan mengampuni mereka". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
menshalatkannya. Lalu turunlah ayat: (QS. At-Taubah ayat 84 yang artinya): "Janganlah 
kamu shalatkan seorangpun yang mati dari mereka selamanya dan janganlah kamu berdiri di 
atas kuburannya". 


NILAI NGALANG N PE jab EK MEA TON eka 


Brama ALAN يقه و‎ pad BEBAS PEG ik IE la pala 


1191. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah TIN ET kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari 'Amru bahwa dia mendengar Jabir radliallahu "anhu berkata: "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi (jenazah) 'Abdullah bin Ubay setelah dimasukkan 
dalam kubur lalu Beliau mengeluarkannya, memberkahi dengan ludahnya dan memakaikan 
dengan baju Beliau kepadanya". 


Bab: Kain Kafan Tanpa Baju 


SELANG EA Gee AAA LAN SG Ata 


A z ee Fa . ai 
ABA ENG ونا قفيكن‎ PAI كش‎ Ar | ANI SE A و‎ 3G | 
1 5 5 وكين‎ á > م‎ J - 


1192. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Hisyam dari 'Urwah dari “Aisyah radliallahu 'anha berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam (ketika wafat) dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang sangat putih terbuat 
dari katun dari dan tidak dikenakan padanya baju dan serban (tutup kepala). 


Ge 


7 A PA IM 
38. 6 رو‎ 22 236 P AA م وم‎ A KAN A PE 22 ےار‎ 6 A 
4 Ld @ WA Pa AN بن‎ G pa 
ار“‎ Ea سلس‎ 9 elo 72م و‎ JUN els ° 0 ار ام عر‎ AL 


1193. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Hisyam telah menceritakan kepadaku bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (ketika wafat) dikafani jasadnya dengan tiga helai kain 
dan tidak dikenakan padanya baju dan serban (tutup kepala). 


a 
ب‎ 


Bab: Kain Kafan Tanpa Sorban 


ASN Gn AAA HER IA ههام ين‎ IIA SALE LAI kera 


MEN Peri NE سحو‎ jang اب‎ ISS عَلَيه عَلَيَهوَسَلُمْ‎ ge Ba 


1194. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam (ketika wafat) dikafani jasadnya dengan tiga helai kain yang 
sangat putih terbuat dari katun dan tidak dikenakan padanya baju dan serban (tutup kepala). 


Bab: Membeli Kain Kafan dengan Harta Peninggalan Mayat 


A 


ERA AAA AS SN محم‎ PASS 
Yus KE قَلَمْ يُو کد‎ jala مُضْعَبُ بوه بنع < عُمَيرْ وَكَانَ‎ GS بطمَام قال‎ a BLN رَضِيَ‎ 


35 
A 2 26, 


83 3 EE AANE LOE. PPA EAEE T 
SEA ab ké 


1195. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Saad dari bapaknya ia berkata: Pada suatu 
hari 'Abdurrahman bin 'Auf dihidangkan makanan kepadanya, lalu ia berkata, Mus'ab bin 
Umair telah terbunuh. la adalah orang yang lebih baik dariku, namun saat (hendak dikafani) 
tidak ada kain kafan yang bisa membungkusnya kecuali hanyalah burdah (kain bergaris). Dan 
Hamzah terbunuh atau orang lain yang lebih baik dariku lalu tidak ada kain yang bisa 
dijadikan kafan untuknya kecuali burdah. Aku khawatir jika kebaikan-kebakan kita 
disegerakan didunia ini. Lalu ia mulai menangis. 


Bab: Jika Tidak Ada Kain Kafan Kecuali Sehelai Kain 


LA 


1 WE 0 PE 3 P gigi p AIA ا عد الله ا‎ l 52 gr 
KENA همعن ابی ِبر‎ at ag CU PA AA 


w 0? و و م‎ aan PENA A fas as bup Puys 
SAR 0 4 A Pa Su 


Lg 


8? z PE ا‎ 


A 2 a 


6 A - 
Ao D” 9 NG a KAU | 2... -22 3 < PEREA p 22 7 A ورو‎ 4 
ESE ol وقد مد‎ Re Ia قَالَأْعَطِيمَا من‎ dewa ola WI b ag مني‎ 
1 2 A T P TPA Pa 
AKA sl 2z 22 172 LAN RA 
IN حَنَّىكَرَكَا‎ NANG عجلتلتاغ‎ 


1196. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Syu'nah dari Sa'ad bin Ibrahim dari 
bapaknya Ibrahim bahwa; "Pada suatu hari 'Abdurrahman bin 'Auf dihidangkan makanan 
kepadanya saat itu ia sedang berpuasa. Lalu ia berkata, Mus'ab bin Umair telah terbunuh. la 
adalah orang yang lebih baik dariku, namun saat (hendak dikafani) tidak ada kain kafan yang 
bisa membungkusnya kecuali hanyalah burdah (kain bergaris) yang apabila kepalanya akan 
ditutup, kakinya terbuka (karena kain yang pendek) dan bila kakinya yang hendak ditutup 
kepalanyalah yang terbuka. Dan aku melihat dia berkata, pula; "Hamzah pun atau orang lain 
yang lebih baik dariku telah terbunuh. Kemudian setelah itu dunia telah dibukakan buat kami 
atau katanya kami telah diberi kenikmatan dunia dan sungguh kami khawatir bila kebaikan- 
kebaikan kami disegerakan balasannya buat kami (berupa kenikmatan dunia). Lalu ia pun 
mulai menangis. 


Bab: Jika Tidak Ada Kain Kafan Kecuali Sehelai Kain Yang Hanya Dapat Menutupi 
Kepala atau Kaki Mayat, Maka Yang Ditutup Adalah Kepalanya 


pe‏ عم بُ حه SERA Aa CE JAENA NA Gaia‏ برضي الله 
a wa ane petis ala yag PAN Ya AN GARIS‏ 
EN ae an ga PA Aa SG‏ حَدِقَلمْ 


LA 
2 


Ban aisg طبار لخر‎ yet ANA LAB an 


4 


LA 


PRE AKA رَأَسَهُ‎ ako سَلَ‎ sale ALZA 


1197. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada 
kami Syaqiq telah menceritakan kepada kami Khabab radliallahu 'anhu berkata; Kami 
berhijrah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hanya mengharapkan ridha Allah 
dan kami telah mendapatkan pahala di sisi Allah. Lalu diantara kami ada yang meninggal 
lebih dahulu sebelum menikmati pahalanya sedikitpun (di dunia ini), diantaranya adalah 
Mus'ab bin Umair. Dan diantara kami ada yang buah (perjuangannya) sudah masak lalu dia 
memetiknya dengan terbunuh sebagai syahid di medan Perang Uhud namun kami tidak 
mendapatkan kain untuk mengafaninya kecuali burdah (kain bergaris) yang kain tersebut 
bila kami gunakan untuk menutup kepalanya, kakinya terbuka dan bila kakinya yang hendak 
kami tutup kepalanyalah yang terbuka. Maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dengan kain tersebut sedangkan kakinya 
kami tutup dengan dedaunan". 


Bab: Orang Yang Mempersiapkan Kain Untuk Kafan di Zaman Nabi Shallallahu 
'alaihi wa salam dan Beliau Tidak Mengingkarinya 


ne PA NADA A قوع‎ PNG CENTRE KE Ga 
NG Ga JEEN PESAN LS NB مُوجَدَفِيبَا‎ Ban kanal عله‎ ZA ije 
Ge 0 صل ال َيه و سكم محا اا هار‎ ANAK LSI IA يدي‎ FA 


Auga AA اتا هاا ل‎ NA AN JEN NANG ANG ان‎ a SAI 


A PA و‎ 57 


AS rat اس‎ hA رر‎ sa ر ار‎ 2 Wha- AWE اه ص‎ ARA p و وم‎ 
NG ES 6 aa aba Yaa a و‎ a) NGGE YAN SE GAS a 


1198. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Hazim dari bapaknya dari Sahal radliallahu 'anhu bahwa ada seorang wanita 
mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa burdah yang pinggirnya 
berjahit. (Sahal) berkata; "Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan burdah?" Mereka 
menjawab: "Bukankah itu kain selimut?" Dia berkata: "Ya benar". Wanita itu berkata: "Aku 
menjahitnya dengan tanganku sendiri, dan aku datang untuk memakaikannya kepada anda". 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya karena Beliau memerlukannya. 
Kemudian Beliau menemui kami dengan mengenakan kain tersebut. Diantara kami ada 
seseorang yang tertarik dengan kain tersebut lalu berkata: "Alangkah bagusnya kain ini". 
Orang-orang berkata, kepada orang itu: "Mengapa kamu memuji apa yang dipakai oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu kamu memintanya padahal kamu tahu bahwa Beliau tidak 
akan menolak (permintaan orang). Orang itu menjawab: "Demi Allah, sungguh aku tidak 
memintanya untuk aku pakai. Sesungguhnya aku memintanya untuk aku jadikan sebagai 
kain kafanku". Sahal berkata: "Akhirnya memang kain itu yang jadi kain kafannya". 


Bab: Larangan Mengantar Jenazah Bagi Wanita 


2 


A 5 8 5‏ 5 = م WAN‏ ور ور اج" 
BAM MM FA ALA CEK Pan KA IA Ha‏ عَنَأَمْعَطِيةَرَضِيَ SES‏ 


A‏ ا و | رهم .62م 
Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah telah menceritakan kepada‏ .1199 
kami Sufyan dari Khalid Al Hadza' dari Ummu AL Hudzail dari Ummu 'Athiyyah radliallahu‏ 


'anha berkata: "Kami dilarang mengantar jenazah namun Beliau tidak menekankan hal 
tersebut kepada kami". 


Bab: Berkabungnya Wanita Atas Kematian Selain Suaminya 


3 

اور ° عي لج PAKET jaka‏ 1 و ا NG Beng‏ ن وار لک 

PA‏ بن عن محمد بن سير يقال تو ق ابن لام 
- | ممه 


a SN Ci IE بهو‎ ESA pan SI pas usa a 


A 
5 P 
dg 
MERE 
تاا بزو‎ 
CAT "27 


1200. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyir 
bin Al Mufadhdhal telah menceritakan kepada kami Salamah bin 'Algamah dari Muhammad 
bin Sirin berkata: Telah wafat anak Ummu 'Athiyyah radliallahu 'anha. Pada hari ketiga (dari 
kematian anaknya) dia meminta wewangian, lalu memakainya kemudian berkata: "Kami 
dilarang berkabung melebihi tiga hari kecuali bila ditinggal mati suaminya". 


NE KRI ا‎ a as NGNE 


ر ےر 6 


2 za - 27 GT 4 
Éli A LAN en kasi ES a SAI ea 
ATAN AN Dan das SIN PN: PSA حت عار‎ KBM 


LA 2 


ABE Nb ana JE خر‎ NAHAN a PANJI As o 


Ah TER PA‏ روعَشَرًا 


1201. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy telah menceritakan ee kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Musa berkata, telah mengabarkan kepada saya 
Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Abu Salamah berkata: Ketika kabar kematian Abu Sufyan 
sampai dari negeri Syam, Ummu Habibah radliallahu 'anha meminta wewangian pada hari 
ketiga lalu memakainya untuk bagian sisi badannya dan lengannya dan berkata, Sungguh 
bagiku ini sudah cukup seandainya aku tidak mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk 
berkabung melebihi tiga hari kecuali bila ditinggal mati suaminya yang saat itu dia boleh 
berkabung sampai empat bulan sepuluh hari". 


cadas NAWA: ajenge AA Pemanen 
HIS AWAN An BASAN Jt is Ea Ba صل اليه يهو‎ NG معت رسو‎ 
wg يََبَ بت جَحض جين د‎ A PE 


255 عت بطي ب قَمَسَ ت ب قات مالي بالطب RA‏ سيعت رَسُو SENA‏ 


A T e بد القن‎ a I ل‎ ea ب‎ a a 
مزق قوق 5513 الاعل‎ Aas PN ول عل الم ول ل زو نوين ا و‎ 
IES Aisig رو‎ 

A s & 2 


1202. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada saya Malik dari 
'Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' dari 
Zainab binti Abu Salamah bahwa dia mengabarkannya, katanya; Aku pernah menemui 
Ummu Habibah radliallahu 'anha, isteri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak halal bagi wanita yang 
beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali bila 
ditinggal mati suaminya yang saat itu dia boleh berkabung sampai empat bulan sepuluh 
hari". Lalu aku menemui Zainab binti Jahsy ketika saudara laki-lakinya meninggal dunia. Saat 
itu dia meminta minyak wangi lalu memakainya kemudian berkata, "Aku sebenarnya tidak 
memerlukan minyak wangi seandainya aku tidak mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda dari atas mimbar: tidak halal bagi seorang wanita yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas mayit melebihi tiga hari selain karena 
kematian suaminya, boleh hingga empat bulan sepuluh hari. 


Bab: Ziarah Qubur 


9 WA 
PT ABON ر 4 قر کک‎ KAS 730 “<M. 7 م و‎ 4 Kera AA کے‎ Tar کے‎ 
E ra حون وا‎ gh, ب تقر‎ 7 pa GS - 5 
ام‎ > .. A 2 lhaa 6 pal E 61? 4 IN 0. < <7 sla & لكر‎ 
فنك لم تصَبٌ يمصِيبّتِي ولم‎ EA GS KA عندقر فقال انقي الهو‎ SE GA el 


& i 4 


P و‎ < g% Pa 4 Pd 7 4 Pa sa 7 TA? 
e II EA Je ga NGE ha فه فقيل هان الدب صل الله عليه و‎ ja 
2 44.6 و‎ 2? g MAKA? se 4 دوي ل و‎ Pa 
الصَّدَمَةِ الاأولى‎ Sa بَوَّابِينَفتقَالتٌ لم أعر فك فال‎ 
ta 


1203. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata,: Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis 
di sisi kubur. Maka Beliau berkata,: "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah". Wanita itu 
berkata,: "Kamu tidak mengerti keadaan saya, karena kamu tidak mengalami mushibah 
seperti yang aku alami". Wanita itu tidak mengetahui jika yang menasehati itu Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu diberi tahu: "Sesungguhnya orang tadi adalah Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam. Spontan wanita tersebut mendatangi rumah Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam namun dia tidak menemukannya. Setelah bertemu dia berkata, 
"Maaf, tadi aku tidak mengetahui anda". Maka Beliau bersabda: "Sesungguhnya sabar itu 
pada kesempatan pertama (saat datang mushibah) ". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam tentang Mayat Akan Disiksa 
Disebabkan Tangisan Keluarganya 
(9, ar 2 a ASI و‎ 2472F و درس‎ oe ر ر راو 5 م‎ 
Sea a SAN مُحَمَّدقالا‎ ge KE SS 
Tag A 4 


ZAS oh اپور‎ 7 ayben و‎ 4 SAL لد‎ A 
CE AJA) SALAM يوري‎ NASA 


1 


® 


2 323 ووا ور‎ Te, ا ا‎ a ا‎ UT. 
AA gann عنده با جل‎ Saba) PASI NA فَأَرَسَل يقر ئ السلا مو يقو لإ‎ 
A 
EN JEANS AAN ليه ق م‎ Ea ولخد ب قار‎ 
ni Z - - WA ر‎ 
7 
ووو 2 ووو‎ CM رفع لوؤي وی و 6 ل ا الوم و ع كر‎ 
قال حَسِبّته‎ BARES رسو ل اللو صلی اللَهعَلَيّهوَسَلمَ الصّبِيٌّوَنْفِسَه‎ API بتو ر‎ 6033353 


A Ta 
Kg 4 


A8 ر عر رجہ ایو‎ ٠ Ak 0 f, 4 2 4 ag KLT 
قلوب‎ TAN balas AA aura ri SEE ABBAS أنە‌قال‎ 
E ose ia NA عِبَادِهِوَإِنَّمَايَرَ‎ 

اوو ا AA‏ عيادة p‏ 


1204. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dan Muhammad keduanya berkata, telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ashim bin Sulaiman 
dari Abu 'Utsman berkata, telah menceritakan kepada saya Usamah bin Zaid radliallahu 
'anhuma berkata; Putri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam datang untuk menemui Beliau dan 
mengabarkan bahwa; "Anakku telah meninggal, maka datanglah kepada kami". Maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkannya untuk menyampaikan salam lalu bersabda: 
"Sesungguhnya milik Allah apa yang diambilNya dan apa yang diberiNya. Dan segala sesuatu 
disisiNya sesudah ditentukan ajalnya, maka bersabarlah engkau karenanya dan 
mohonkanlah pahala darinya." Kemudian dia datang lagi kepada Beliau dan meminta dengan 
sangat agar Beliau bisa datang. Maka Beliau berangkat, bersamanya ada Sa'ad bin 'Ubadah, 
Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan beberapa orang lain. Kemudian bayi 
tersebut diserahkan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan hati Beliau nampak 
berguncang (karena bersedih). Aku menduga dia berkata,: Seakan dia seperti geriba yang 
kosong. Maka mengalirlah air mata Beliau. Sa'ad berkata,: "Wahai Rasulullah, mengapakah 
engkau menangis? Beliau berkata,: "Inilah rahmat yang Allah berikan kepada hati hamba- 
hambaNya dan sesungguhnya Allah akan merahmati diantara hamba-hambaNya mereka 
yang saling berkasih sayang". 


ر يس مو AT 23 t 7 kirgi, A zi‏ ا و Tk ry‏ و ت ا 
NS‏ عبد ال بن PUASA‏ عَامر ERA AAS SAS‏ هلال بعل PNG‏ 
مَالِكِرَضِيَ BELA‏ شهدا PE‏ سول SATA KAA‏ سَلْمْكَالَوَ MERA‏ 


ai 9 2 7 Mg A DT MA MA SI ا‎ e La zZ E P 0 
SE SIS 51 ia قال هَل‎ TEASER IE ETIK A5 
III Sen s1 


5 
1205. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Hilal bin 
'Ali dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata,: "Kami menyaksikan pemakaman puteri 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam." Dia (Anas bin Malik radliallahu 'anhu) berkata,: "Dan saat 
itu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam duduk disisi liang lahad. Dia (Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu) berkata,: Lalu aku melihat kedua mata Beliau mengucurkan air mata". Dia 
(Anas bin Malik radliallahu 'anhu) berkata,: Maka Beliau bertanya: "Siapakah diantara kalian 
yang malam tadi tidak berhubungan (dengan isterinya)?". Berkata Abu Tholhah: "Aku". 
Beliau berkata,: "Turunlah engkau ke lahad!". Dia (Anas bin Malik radliallahu 'anhu) berkata,: 
"Maka Beliaupun ikut turun kedalam kuburnya”. 


و 


MI AK ES KAN NGABA حَدَّكْمَاعَبَدَارَحَدَّكْنَاعَبَدُاللَه‎ 


9 2 - و‎ l سم‎ 7 A I Ti - 2 ZA - 2 A 
Ie MEI PA aa ضى الله‎ Pa Perapat 333 


PENA E جس ل جنب‎ AA AN Ladi قال‎ [Baka | ta 
si MET رشو‎ a AN ak و‎ a EN رضي‎ yak 


P 


Gn 
Ki NE 
Gx 
AS 

A 
TE 
امأ‎ 
0 


4 


4 Bag PAS رضي‎ AE ANA IP Kena ratan 
S5 55 KIA rana رضي‎ PAS وَلِكَ هَحَدَّتٌ قَالَصَدَرَ‎ a 
Jas Da ana SES NS iya PN SUS be 


LA‏ هيپ SJSN HS‏ أمِ SSH Ab Kat Aint PAN‏ يفول 


4 
P4‏ ص و سم 


: EA ولان‎ aa an a وَاصَاحِبًا‎ AP 
NE وض‎ KAN NATA AB EN slpks 


- 


BASA geng HAN SAN اله اققات ر جم‎ MAKS PSA 
II As اهي ڪيه و‎ ia PIL asa aké 
ار‎ T AN pai, KK AN, KIKI 
A 


KAI S3 Na o SAS 
CBU وَالنَهِمَاقَالَ ابَنُعْمَرَرَضِيَ‎ 


Cn 
س‎ 
CA 
Ga 
N 
A 
T 
اما‎ 
0 
N 
E 
e 
3 A 
N 


1206. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah menceritakan kepada kami 'Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 
'Abdullah bin 'ubaidullah bin Abu Mulaikah berkata: "Telah wafat isteri 'Utsman radliallahu 
'anha di Makkah lalu kami datang menyaksikan (pemakamannya). Hadir pula Ibnu 'Umar dan 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhum dan saat itu aku duduk diantara keduanya". Atau katanya: 
"Aku duduk dekat salah satu dari keduanya". Kemudian datang orang lain lalu duduk di 
sampingku. Berkata, Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma kepada 'Amru bin "Utsman: "Bukankan 
dilarang menangis dan sungguh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: 
"Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan tangisan keluarganya kepadanya?". 
Maka Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata,: "Sungguh "Umar radliallahu 'anhu pernah 
mengatakan sebagiannya dari hal tadi". Kemudian dia menceritakan, katanya: "Aku pernah 
bersama 'Umar radliallahu 'anhu dari kota Makkah hingga kami sampai di Al Baida, di tempat 
itu dia melihat ada orang yang menunggang hewan tunggangannya di bawah pohon. Lalu dia 
berkata,: "Pergi dan lihatlah siapa mereka yang menunggang hewan tunggangannya itu!". 
Maka aku datang melihatnya yang ternyata dia adalah Shuhaib. Lalu aku kabarkan 
kepadanya. Dia ("Umar) berkata,: "Panggillah dia kemari!". Aku kembali menemui Shuhaib 


lalu aku berkata: "Pergi dan temuilah Amirul Mu'minin". Kemudian hari 'Umar mendapat 
musibah dibunuh orang, Shuhaib mendatanginya sambil menangis sambil terisak berkata,: 
Wahai saudaraku, wahai sahabat". Maka 'Umar berkata,: "Wahai Shuhaib, mengapa kamu 
menangis untukku padahal Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Sesungguhnya 
mayat pasti akan disiksa disebabkan sebagian tangisan keluarganya ". Berkata, Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma: "Ketika "Umar sudah wafat aku tanyakan masalah ini kepada 'Aisyah 
radliallahu 'anha, maka dia berkata,: "Semoga Allah merahmati 'Umar. Demi Allah, tidaklah 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah berkata seperti itu, bahwa Allah pasti akan 
menyiksa orang beriman disebabkan tangisan keluarganya kepadanya, akan tetapi yang 
benar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah pasti akan 
menambah siksaan buat orang kafir disebabkan tangisan keluarganya kepadanya". Dan 
cukuplah buat kalian firman Allah) dalam AL Our'an (OS. An-Najm: 38) yang artinya: "Dan 
tidaklah seseorang memikul dosa orang lain". Ibnu "Abbas radliallahu 'anhu berkata seketika 
itu pula: Dan Allahlah yang menjadikan seseorang tertawa dan menangis" (OS. Annajm 43). 
Berkata Ibnu Abu Mulaikah: "Demi Allah, setelah itu Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu tidak 
mengucapkan sepatah kata pun". 


PEN EA KELANA ي بكر‎ ALE AS Fm بن بو‎ 5 KI 


LA AE EA agung‏ رَو Ne‏ عليه و ر 
AM SA‏ سم ge NG) Is SA IBAN Kak sa ji‏ 


ا 


قير ها 


1207. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar dari bapaknya dari 'Amrah binti 'Abdurrahman ia 
mengabarkannya bahwasanya ia mendengar 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah melewati 
(kubur) seorang wanita yahudi yang suaminya menangisinya, lalu Beliau bersabda: "Mereka 
sungguh menangisinya padahal ia sedang diadzab dikuburnya". 


ES PAN NAN As NAS, e AWYA Was 


Pad Ta 


IE SE AE JUN ل و‎ ES EL أصِيبَعْمَدْرَضِيَ‎ CRK 


Kg 
2 Bot 2. 
e Ben das 
“ - - - 
- 


1208. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Khalil telah menceritakan kepada kami 'Ali 
bin Mushir telah menceritakan kepada kami Abu Ishag dia adalah dari suku Asy-Syaibaniy 
dari Abu Burdah dari bapaknya berkata, Ketika 'Umar radliallahu 'anhu terbunuh Shuhaib 
berkata, sambil menangis: "Wahai saudaraku". Maka 'Umar radliallahu 'anhu berkata,: 
Bukankah kamu mengetahui bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda 
"Sesungguhnya mayat pasti akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup". 


Bab: Larangan Meratapi Mayat 
04 و و‎ 04 1 Ns 2 2 5 2 ر رر کر‎ 
التي‎ SEL رضي‎ SMAN E aan ENI Pa AA 
22 PAP uv x: 14 L . Pa LA AA 0 2 a 
4 Pa | PAN ES أَحَدِمَنَ‎ ES ENYA GAS BII gi 2 ا و‎ 
7 03 2 و س و و‎ D 
KAA pen Mia ena ala NE صل‎ AN ES Na 


1209. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sa'id 
bin 'Ubaid dari 'Ali bin Rabi'ah dari Al Mughirah radliallahu 'anhu berkata: Aku mendengar 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya berdusta kepadaku tidak sama 
dengan orang yang berdusta kepada orang lain. Barangsiapa yang berdusta atas namaku 
dengan sengaja maka hendaklah dia bersiap-siap (mendapat) tempat duduknya di neraka. 
Aku juga mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa yang meratapi 
mayat maka mayat itu akan disiksa disebabkan ratapan kepadanya". 


- 
ع و دسم 


Z IM‏ َم 
Ta TMA AA‏ وور دمي ادم د و > GAN‏ م وام ګر م SP ka‏ 
حَدتْمَاعَبَّدَانَقا لأ خبري أي عن Ge DANÉ ASN ri‏ 


A 
EEIT EILEN EE TIA ATAN AEA AEEA 
4 Oke Cz عن بي يكو جيب م جي رو‎ 
Pa 
و و سے ور ٭ و وص > س م كم‎ LALA zaza Â ا 22 ورو ا‎ 
aké AN NG LAS A قال‎ ES س هيد‎ SS يز يد ب ڙر بع‎ Bas 
A 


1210. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan bapakku 
kepadaku dari Syu'bah dari Qatadah dari Sa'id AL Musayyab dari Ibnu 'Umar dari bapaknya 
radliallahu 'anhuma dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Mayat akan disiksa 
didalam kuburnya disebabkan ratapan kepadanya". Hadits ini dikuatkan oleh 'Abdu Al A'laa 
telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id telah 
menceritakan kepada kami Qatadah dan berkata, Adam dari Syu'bah: "Sesungguhnya mayat 
pasti akan disiksa disebabkan tangisan orang yang masih hidup kepadanya". 


- اه وو ا( 200 ور 25 E? INS Kiis‏ < ا د A‏ 


w 


Tea 2 ang 0 | 7222‏ .5 ع و كس كمه م TAG Td‏ 0 4 
WÉ‏ جي ءَ با ي KISS ga‏ ل الله صل الله aka aé‏ قدسجي 


z 


A 
A 
A كر و‎ NN er 4 Se 8 NGGAE e KA ag NG 


4 4 


KH EA 5 و‎ N Is ANE PNG - AP ر‎ KOSTE 
IG ELSA وأو‎ PE ua aiL oaa ll ANA صل‎ 


z 


A 
A ا‎ -$ EA 1-3 21 A 24 ag مه‎ NG 
DSAI SEN أو‎ SSS 
1211. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Munkadir berkata: Aku mendengar Jabir bin 
'Abdullah radliallahu "anhu berkata,: "Pada hari Perang Uhud, bapakku didatangkan dalam 
kondisi sudah terbunuh dengan bagian anggota badannya ada yang terpotong hingga 


diletakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, sedangkan jasadnya sudah 
ditutup dengan kain. Maka aku menghampiri untuk membukanya namun kaumku 


mencegahku. Aku coba sekali lagi untuk membukanya namun kaumku tetap mencegahku 
hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan untuk diangkat 
(dibawa). Saat itu Beliau mendengar ada suara teriakan. Maka Beliau bertanya: "(Suara) 
siapakah itu?". Orang-orang menjawab: "Putri dari 'Amru" atau "saudara perempuan 'Amru. 
Kemudian Beliau berkata,: "Mengapa kamu menangis?" atau "Janganlah kamu menangis, 
karena malaikat senantiasa akan menaunginya dengan sayap-sayapnya hingga (jenazah) ini 
diangkat". 


Bab: Bukan dari Golongan Kami Siapa Yang Merobek-Robek Baju Karena Maratapi 
Musibah Kamatian 


rg 


ESSE‏ ُي AB E ASSAS ANS‏ وَعَنْعَبدِللَورَضِيَ الله 
PAN Éa dala sa AE án Jo ANIK‏ وال و ادى 
الْجَاهِلِيّة 


1212. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Zubaid Al Yamiy dari Ibrahim dari Masrug dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Bukan dari 
golongan kami siapa yang menampar-nampar pipi, merobek-robek baju dan menyeru 
dengan seruan jahiliyyah (meratap) ". 


Bab: Kesedihan Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam Ketika Sa'ad bin Khaulah 
Meninggal Dunia 


25263 SA MEN عن ابن شهاب‎ NAH Nata gay الله‎ í PAEA 


“ 


مَنَأَبِيهِ 
JBL WANA D‏ کان ر سول اله صل MAY 2 KIA‏ 5 - ا SG Son IE‏ 
AAA D Pa‏ و AA‏ 28 


ea EEE EE 


AA SAN 


SANA a NE 53 55 ak P LAN ANIS JÊNG JUS Lan 
مَاتَجَعَلفيفي‎ NG, PNY a BSN 5 ÉNS AAL 


A 2 + 165 Isi 


MEN CI AH AN JUAN LL GAS GAN 


K3 2 


JALAN PN AA D 231833 
MEA LAI 2 333 1 aka قارع کڪ الاش سند‎ GE AN Aa 
Koós 


1213. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'ad bin Abu Wagash dari bapaknya radliallahu 'anhu 
berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah mengunjungiku pada hari Haji Wada' 


(perpisahan) saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: " Sakitku sudah sangat parah 
(menjelang kematianku) dan aku banyak memiliki harta sedangkan tidak ada yang akan 
mewarisinya kecuali anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan sepertiga dari 
hartaku ini?. Beliau menjawab: "Tidak boleh". Aku katakan lagi: "Bagaimana kalau 
setengahnya?" Beliau menjawab: "Tidak boleh". Kemudian Beliau melanjutkan: "Sepertiga 
dan sepertiga itu sudah besar atau banyak. Sesungguhnya kamu bila meninggalkan ahli 
warismu dalam keadaan berkecukupan (kaya) itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan 
mereka serba kekurangan sehingga nantinya mereka meminta-minta kepada manusia. Dan 
kamu tidaklah menginfagkan suatu nafagah yang hanya kamu hanya niatkan mencari ridha 
Allah kecuali kamu pasti diberi balasan pahala atasnya bahkan sekalipun nafkah yang kamu 
berikan untuk mulut isterimu". Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah aku diberi 
umur panjang setelah sahabat-sahabatku?. Beliau berkata,: "Tidaklah sekali-kali engkau 
diberi umur panjang lalu kamu beramal shalih melainkan akan bertambah derajat dan 
kemuliaanmu. Dan semoga kamu diberi umur panjang sehingga orang-orang dapat 
mengambil manfaat dari dirimu dan juga mungkin dapat mendatangkan madharat bagi 
kaum yang lain. Ya Allah sempurnakanlah pahala hijrah sahabat-sahabatku dan janganlah 
Engkau kembalikan mereka ke belakang". Namun Sa'ad bin Khaulah membuat Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersedih karena dia akhirnya meningal dunia di Makkah. 


Bab: Bukan dari Golongan Kami Siapa Yang Manampar-nampar Pipi Karena 
Maratapi Musibah Kamatian 
eh 5 > 2 Pap Pra Na ر اک‎ 00 57 A 
EA BAE IRIS حدثتاسفَيان‎ IE USS ا محمد بن ڊشار‎ 
و ل ع ر 24% و ر ر‎ ah MAAN 
الخدود‎ gê baba ad Sa ea AA Goi 
يدَعَوَى الْجَاهِلِيّة‎ PRA ; 5 


1214. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami 'Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Abdullah 
bin Murrah dari Masruq dari "Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Bukan dari golongan kami siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju 
dan menyeru dengan seruan jahiliyyah (meratap) ". 


Bab: Larangan Mengucapkan Kata "Celaka" atau Seruan-Seruan Jahiliyah Lainnya 
Ketika Ditimpa Musibah 


A ag موه 2 ر ر ر اکر و و 5 5 رام ور‎ 
ANA ES ah TA BEE pan a 7 kera 

AA ر‎ NK AAR ال و‎ PR 2 23 
633 pe لِيّسمِنَامَنَصْرَ ب الخد و 33 شق‎ ln ah ALAN ETS YAA Ge) 
laiis sti 


1215. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq 
dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan dari 


golongan kami siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju dan menyeru dengan 
seruan jahiliyyah (meratap) ". 


Bab: Orang Yang Duduk Termenung Ketika Ditimpa Musibah Hingga Tampak 
Kesedihannya 


4 


REINE IE NATA NENGA ANG BA JE KA 
950315 kai ا لییو سامل اى ڪا رکو‎ Dede تما‎ SULE عَايِسَدَرَضِيَ‎ 
Ken KASN IS MEA, عن ابر‎ MUA sa Sa 


ا A AA‏ لايم عة قال نن تاا لاله قال و K LIA‏ 
بن PA‏ و سي 2 A A‏ 


DATE BATA E KEN NG ANGE LE AI يارو‎ 


A 


4 


A : LN الله ص‎ BE ولم‎ aka as Ap e 


1216. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya berkata, telah mengabarkan 
kepada saya 'Amrah berkata; Aku mendengar 'Aisyah radliallahu 'anha berkata,: "Ketika 
telah tiba di hadapan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam jenazah Ibnu Haritsah, Ja'far dan Ibnu 
Rawahah, Beliau duduk dengan nampak kesedihannya sedangkan aku melihat dari lobang 
pintu. Lalu datang seorang laki-laki seraya berkata,: "Sesungguhnya isteri-isterinya Ja'far", 
lalu orang itu menceritakan tentang tangisan mereka. Maka Beliau memerintahkan laki-laki 
itu agar melarang mereka. Orang itu pergi namun kemudian datang untuk kedua kalinya dan 
belum berhasil melaksanakan perintah Beliau. Lalu Beliau berkata,: "Laranglah mereka?". 
Orang itu datang untuk ketiga kalinya seraya berkata,: "Demi Allah, mereka mengalahkan 
kami wahai Rasulullah!". 'Aisyah radliallahu 'anha menduga Beliau kemudian berkata,: 
"Sumpallah mulut-mulut nereka dengan tanah". Aku berkata kepada laki-laki itu: "Semoga 
Allah menyumpal hidungmu karena belum melaksanakan apa yang Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam perintahkan, serta kamu (membiarkan) tidak meninggalkan 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dari kondisinya yang lelah dan kesusahan". 


SEKEN نسي‎ p ey, As KIS ےا‎ Ek بنع کا‎ aiat bss 


PERRE PI علب‎ an 


1 


a 


1217. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin "Ali telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fudhail telah menceritakan kepada kami 'Ashim Al Ahwal dari Anas 
radliallahu 'anhu berkata,: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan do'a qunut 
selama sebulan pada waktu terbunuhnya para Qurra' (penghafal AL Qur'an). Dan belum 
pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sedemikian sedih yang melebihi 
kesedihannya pada waktu itu". 


Bab: OrangYang Tidak Menampakkan Kesedihanhya Ketika Ditimpa Musibah 
PA Alb بنا ي‎ SLR AN CAN EPA SA LAN 3 فر‎ SIS 
SAS UG JA yi SETELAN BEI, SBN Fei EÉN بَنَمَالِكِرَضِيَ‎ 


# 


KANAL TS تكش جاب لبن اجه و طلحة قال‎ ATA MATANYA 


aan کر‎ gta 7 < 


NN Jeki BASIS AAL عو عابو‎ NANG فد وار جو اوک‎ 
aya Ar, AA ié dasa ABA Ala TT NA 


2 


e‏ شولا اة Adela gas‏ ان يبار NGA KA‏ فيا 
Z oz WE 4 ANG‏ ارام o SIRAH‏ 
قال ر جل من الصا GAR‏ ايت SR (ARE PSA Pa‏ 


1218. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Al Hakam telah menceritakan kepada kami 
Sufyan bin 'Uyainah telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Tholhah 
bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Anak dari Abu Tholhah 
dalam kondisi sakit yang parah. Katanya: "Dan akhirnya dia meninggal dunia". Saat itu Abu 
Tholhah sedang bepergian. Ketika isterinya melihat bahwa dia (anaknya) sudah meninggal, 
maka dia mengerjakan sesuatu dan meletakkannya di samping rumah. Ketika Abu Tholhah 
sudah datang, dia bertanya: "Bagaimana keadaan anak (kita)?. Isterinya menjawab: "Dia 
sudah tenang dan aku berharap dia sudah beristirahat".. Abu Tholhah menganggap bahwa 
isterinya berkata, benar adanya. Anas bin Malik radliallahu 'anhu; Maka dia tidur pada 
malam itu. Pada keesokan harinya, dia mandi. Ketika dia hendak pergi keluar, isterinya 
memberitahu bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Kemudian dia shalat bersama Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam lalu dia menceritakan apa yang sudah terjadi antara dia berdua 
(dengan isterinya). Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Semoga Allah 
memberkahi kalian berdua pada malam kalian itu". Sufyan berkata; Ada seorang dari 
kalangan Anshar berkata,: "Kemudian setelah itu aku melihat keduanya memiliki sembilan 
anak yang semuanya telah hafal Al Qur'an". 


Bab: Kesabaran Terletak Pada Kesempatan Awal Dalam Menghadapi Musibah 


r 


7 SN SALA EA en SAS 2 2 SAN RIA A san Na ۶ SKG KE ÉS 52 Ba NA TA 
J BE A لا‎ 


1219. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Tsabit berkata: Aku mendengar 
Anas radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya shabar 
itu pada kesempatan pertama (saat datang mushibah) ". 


A 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam: "Sesungguhnya Kami Bersedih Karena 
Berpisah Denganmu" 


NAN AA 1 LA EEG حَدَكْنَايَحْيَى 222 بن حب‎ a ME Sa کا‎ 
ibi Cs sang ed لاقت عليه‎ LEAN sasa 
Ma aa spa Ae AI, SAE SY 


Sen BAH عليه‎ KN Ape BEE ISS Mal ASI AAS 
METR PRE MAS ENG NGANG AGEN EL بَمُعَوَفِرَضِيَ‎ 


aa NGA Ga BL 333 يَرَصَى‎ Tes IN EN Asah KAWAH Gala 
عَنَالتَيِيَصَلَ اله‎ Za KEM MAN UNAS ga gan 955 PA 


1220. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 'Abdul "Aziz telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Hassan telah menceritakan kepada kami Ouraisy dia adalah Ibnu Hayyan dari 
Tsabit dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: Kami bersama Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi Abu Saif Al Oaiyn yang (isterinya) telah mengasuh 
dan menyusui Ibrahim 'alaihissalam (putra Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Lalu Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam mengambil Ibrahim dan menciumnya. Kemudian setelah itu pada 
kesempatan yang lain kami mengunjunginya sedangkan Ibrahim telah meninggal. Hal ini 
menyebabkan kedua mata Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berlinang air mata. Lalu 
berkatalah 'Abdurrahman bin 'Auf radliallahu "anhu kepada Beliau: "Mengapa anda 
menangis, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Wahai Ibnu 'Auf, sesungguhnya ini adalah 
rahmat (tangisan kasih sayang) ". Beliau lalu melanjutkan dengan kalimat yang lain dan 
bersabda: "Kedua mata boleh mencucurkan air mata, hati boleh bersedih, hanya kita 
tidaklah mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kita. Dan kami dengan perpisahan 
ini wahai Ibrahim pastilah bersedih". Dan diriwayatkan oleh Musa dari Sulaiman bin Al 
Mughirah dari Tsabit dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam. 


Bab: Menangis di Samping Orang Yang Sakit 

ee GMN و عَنسَعِيدٍ بن‎ LEAN أَصْيَعْعَنَابْنِوَهْ قال‎ SAS 
KE pa ya DIAM ie SEE AKA KAN KE رَضِيَ‎ 

SAR ad UBI مس موو رضي‎ BE a PAR SEE 


ر ص و 


AS AN IU Ia sa ALZA SBI, GEN NG SI Basa 


AN SEN يتمع‎ NAN A a NJÊNG a ak EN A 
er KATA Iz LA “2 TEA OR keladi) ME la LIS Need - 


ga Saban IKEA Ge 2‏ بِالْحِجَارَةِوَ sp‏ اب 


1221. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh dari Ibnu Wahb berkata, telah 
mengabarkan kepada saya 'Amru dari Sa'id bin Al Harits Al Anshariy dari 'Abdullah bin Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Saad bin Ubadah sedang sakit, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam menjenguknya bersama 'Abdurrahman bin 'Auf, Saad bin Abu 
Waggash dan 'Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhum. Ketika Beliau menemuinya, Beliau 
mendapatinya sedang dikerumuni keluarganya, Beliau bertanya: "Apakah ia sudah 
meninggal?". Mereka menjawab: "Belum, wahai Rasulullah". Lalu Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam menangis. Ketika orang-orang melihat Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam menangis, mereka pun turut menangis, maka Beliau bersabda: 
"Tidakkah kalian mendengar bahwa Allah tidak mengadzab dengan tangisan air mata, tidak 
dengan hati yang bersedih, namun Dia mengadzab dengan ini, " lalu Beliau menunjuk 
lidahnya, atau dirahmati (karena lisan itu) dan sesungguhnya mayat itu diadzab disebabkan 
tangisan keluarganya kepadanya" Sambil "Umar radliallahu "anhu memukul tanah dengan 
tongkat, melempar batu dan menumpahkan tanah. 


Bab: Laragan Meratap dan Menangis dan Perintah Meninggalkannya 


SAAT da : SES AB IS ME ab a O Sa NAMA ra 
aa Nana 0 SIB NG 
GIE GANG HA 3 3G, Aas AAA 


Gi 


KA SNG GE Ji AS PA AI Sa A 


A A 
کر و ےر‎ rA se A د‎ a <. 


SENG 3 أو‎ a SAN Aah Nana Ah FAES Asa Si 833 


قو لآ 


JA at 56 eni ISA 


feal PAGES 5 LAN Ae P PE An 


HA SAI 2565 uj مانت‎ SARA 
JAN 


1222. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id 
berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amrah berkata: Aku mendengar 'Aisyah radliallahu 
'anha berkata,: "Ketika tiba di hadapan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam jenazah Zaid bin 
Haritsah, Ja'far dan "Abdullah bin Rawahah, Beliau duduk yang nampak kesedihannya 
sedangkan aku memandang dari lobang pintu. Lalu datang seorang laki-laki seraya berkata,: 
"Sesungguhnya isteri-isterinya Ja'far", lalu orang itu menceritakan tentang tangisan mereka. 
Maka Beliau memerintahkan laki-laki itu agar melarang mereka. Maka orang itu pergi 


kemudian datang dan berkata,: "Aku telah melarang mereka". Dan laki-laki itu menyebutkan 
bahwa mereka tidak menaatinya. Maka Beliau memerintahkan laki-laki itu untuk kedua 
kalinya agar melarang mereka. Maka laki-laki itu pun pergi kemudian datang dan berkata,: 
"Demi Allah, mereka mengalahkan aku" atau "mereka mengalahkan kami!". Keraguan 
perkataan ini datang dari Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab. 'Aisyah radliallahu 'anha 
menduga Beliau kemudian berkata,: "Bungkamlah mulut-mulut nereka dengan tanah". Aku 
berkata kepada laki-laki itu: "Semoga Allah menghinakanmu karena kamu tidak 
melaksanakan yang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam perintahkan, serta kamu tidak 
meninggalkan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dari kondisinya yang lelah dan 


kesedihannya (membiarkan Beliau dalam kesedihan) ". 


A 
AS ر‎ “| us > وروم‎ > KA Alat NEH .2م‎ Pap 
الله‎ ae sasha b NGE كنا اتويت عن محمد‎ E E eg lag ÁN C 
rk 24142 a EA < 24ers 72 ر را‎ SIAM - 03 Ne “24 
کک رکااتر اکر کدی‎ BNN asal مل‎ MEA SAS 
و‎ 2 A Pd 
2 2 | 


< Ld NI pa 5 A 5 
سَبِردَوَامَرَأَوَمَعَاذْوَامَرَأ‎ LAGI تين أو‎ gal قمعا ذو‎ TA AA EN KA Sea 


SA 


1223. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari 
Ummu 'Athiyyah radliallahu 'anha berkata,: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengambil 
sumpah setia dari kami ketika kami berbai'at yaitu kami dilarang meratap. 


Bab: Berdiri untuk Menghormati Jenazah 


A 


No kn i AE bae DE a PMR ING we SHALA 


SANG DAP ARAI 
PER a PE Jean ED 
Pa 2 E A کے سے‎ 

ا وتوضع 


1224. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari Salim dari bapaknya dari 'Amir bin 
Rabi'ah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika kalian melihat jenazah maka 
berdirilah hingga dia meninggalkan (berlalu dari) kalian. Berkata, Sufyan berkata, Az Zuhriy 
telah mengabarkan kepada saya Salim dari bapaknya berkata, telah mengabarkan kepada 
kami 'Amir bin Rabi'ah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Al Humaidiy menambahkan: 
"Hingga meninggalkan kalian atau diletakkan". 


Bab: Kapan Duduk Setelah Berdiri Menghormati Jenazah 


EÉN عن افع عن اين عكر رضي‎ ANIS Jani < NA PK ANNA > 


A 


Gein PE 
ERA HA DING; HE أَى أَحَدُ‎ 66ga MENTES Ea LN 
AES AS هو تُوصَعَمِنْكَبْ ل‎ ARAI gih io 


1225. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma dari 'Amir bin Rabi'ah radliallahu 'anhu 
dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: ""Jika seorang dari kalian melihat jenazah dan 
dia tidak sedang berjalan bersamanya maka hendaklah dia berdiri hingga dia meninggalkan 
jenazah tersebut, atau jenazah sudah berlalu atau diletakkan sebelum dibawa pergi". 


8 


2 ANI سے 0 قا كاف تا‎ ٠ ر ار و‎ 
جَمَارَةِفَاحَذأ بو‎ > SE AN ESA pané ng Nn ونس‎ ey. | KR SAS 


A 


ke 


TAS LG As سوم‎ 


515 E 15 PAREL هر يَرَهَرَضِيَ‎ 


NP‏ ص 


NGNE sa PAN ALAS KANG‏ يدق 


1226. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abu Dza'bi dari Sa'id Al Magbariy dari bapaknya berkata,: Kami pernah berada dekat 
jenazah, ketika itu Abu Hurairah radliallahu 'anhu memegang tangan Marwan lalu keduanya 
duduk sebelum diletakkan. Kemudian datang Abu Sa'id radliallahu 'anhu lalu memegang 
tangan Marwan seraya berkata,: "Berdirilah!. Demi Allah, sungguh kamu telah tahu bahwa 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melarang kita tentang hal ini". Maka Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata,: "Dia benar". 


Bab: Orang Yang Mengantar Jenazah Tidak Duduk Hingga Jenazah Tersebut 
Diturunkan dari Pundak-pundak Orang Yang Menggotongnya. Jika Ia Duduk, Maka 
Diperintahkan Agar Bergdiri. 


PAM 


م ر 0 ES‏ 0 ?22 
aa‏ يحي عر ا ی سلمةعن ایی س سَعيدا لخدریٰ 
m‏ ا“ = 


r 


Baga pa AA, 31 PEREA 


s 2 < 


PENS ga gisi NANG NGA sal AN nana BELA رضي‎ 


P 


1227. Telah menceritakan kepada kami Muslim yakni putra Ibrahim telah menceritakan 
kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah dari Abu Sa'id 
Al Khudriy radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: ""Jika kalian 
melihat jenazah maka berdirilah dan barangsiapa mengiringinya janganlah dia duduk hingga 
jenazah itu diletakkan ". 


Bab: Orang Yang Berdiri untuk Meghormati Jenazah Orang Yahudi 
Dana AA A RR AA A 
سول اله ها جتَارَة‎ ee سمو‎ gal صل‎ NG BI 


l i A N be هود‎ 
1228. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya dari 'Ubaidullah bin Muqsim dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 
'anhua berkata,: "Suatu hari jenazah pernah lewat di hadapan kami maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berdiri menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami 
tanyakan: "Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi". Maka Beliau berkata,: 


"Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah". 


E NANANG N عت‎ EA KASN SS 
Pei EAEE EREE 
GEMA A3 Sa َي م م د‎ 


Jata: 8 SS BIAN PENA رهن‎ 


Halnya ana AN Ta ja Ie A 
Gd gik AI pa yaah گان بُو‎ 


1229. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin Murrah berkata: Aku mendengar 'Abdurrahman bin 
Abu Laila berkata,: "Suatu hari Sahal bin Hunaif dan Oais bin Sa'ad sedang duduk di 
Oadisiyah, lalu lewatlah jenazah di hadapan keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian 
dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah itu adalah dari penduduk asli, atau dari Ahlu 
dzimmah. Maka keduanya berkata,: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah jenazah lewat 
di hadapan Beliau lalu Beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada Beliau bahwa itu adalah 
jenazah orang Yahudi. Maka Beliau bersabda: "Bukankah ia juga memiliki nyawa?" Dan 
berkata Abu Hamzah dari Al A'masy dari 'Amru dari Ibnu Abu Laila berkata,: "Aku pernah 
bersama Oais dan Sahl Radliallahu 'anhu, lalu keduanya berkata: Kami pernah bersama Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam. Dan berkata, Zakariya dari Sya'biy dari Ibnu Abi Laila, dulu Abu 
Mas'ud dan Oais berdiri untuk jenazah. 


Bab: Yang Menggotong Jenazah adalah Laki-laki. Wanita Tidak Diperkenankan 


LA 


$ P R EANG ÁE يز‎ a 
JÊNG NGGEH Sa dao SELERA و ا‎ 


r 


PAEAN T KEM 


HA 5 Aga sila SUA KEL AKA HA DK كاك‎ 3, Ki 
لسمع‎ KANG قم موي‎ 
Gahar 93 MN Kk Gs 


1230. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin "Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Sa'id AL Magbariy dari bapaknya bahwa dia mendengar dari Abu Sa'id AL 
Khudriy radliallahu "anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika 
jenazah diletakkan lalu dibawa oleh para laki-laki di atas pundak mereka, maka jika jenazah 
tersebut termasuk orang shalih (semasa hidupnya) maka dia (jenazah tersebut) berkata: 
"Bersegeralah kalian (membawa aku). Dan jika ia bukan dari orang shalih, maka dia akan 
berkata: "Celaka, kemana mereka akan membawanya». Suara jenazah itu akan didengar oleh 
setiap makhlug kecuali manusia dan seandainya manusia mendengarnya, tentu dia jatuh 
pingsan". 


Bab: Membawa Jenazah dengan Cepat 


Pe LA ina he RN SAN Aa 76^ SAAL 


z - 


ANG AS PEVAO Nda PN JG ala sai NAWA 7 AN nana 129 KEM 


AA a 


1231. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, kami menghafalnya dari Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bercepat-cepatlah 
membawa jenazah, karena bila jenazah itu dari orang shalih berarti kalian telah 
mempercepat kebaikan untuknya dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan 
dari pundak kalian". 


Bab: Ucapan Mayit Ketika Berada di Pundak-pundak Orang Yang Membawanya; 
"Segeralah Kalian Membawa Aku.." 


Ú الَخُدْرِيّ‎ EWA EA Aap AWAS EA SAS سُفَ‎ Tata gn عد الله‎ NG AL 
Pe IN An is KAH ANG DI ING Ji 


4ر 


Sea ABIS Aa غير صَالِحَدَكَالَتَلِذَهْلِهَايَا‎ ea EN KAGAWE. sie 
SAINS AAN صو چا‎ 


1232. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Sa'id dari Bapaknya bahwa dia mendengar dari Abu Sa'id AL Khudriy radliallahu 
'anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Jika jenazah 
diletakkan lalu dibawa oleh para orang-orang di atas pundak mereka, jika jenazah tersebut 
termasuk orang shalih (semasa hidupnya) maka (jenazah tersebut) akan berkata, 
"Bersegeralah kalian (membawa aku). Dan jika ia bukan dari orang shalih, maka dia akan 
berkata kepada keluarganya: "Celaka, kemana mereka akan membawanya?. Suara jenazah 


itu akan didengar oleh setiap makhlug kecuali manusia dan seandainya ada manusia yang 
mendengarnya tentu dia akan jatuh pingsan". 


Bab: Membuat Dua atau Tiga Shaf di Belakang Imam dalam Shalat Jenazah 


AAS NE عد الله رضي‎ Abe SE 3333 27 EA ara 
SE TENANG LK ga Ye bela sale ka 


1233. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Abu 'Awanah dari Qatadah dari 'Atha' 
dari Jabir bin “Abdullah radliallahu 'anhua bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
melaksanakan shalat jenazah sedang aku ikut shalat berdiri pada shaf kedua atau ketiga. 


Bab: Barisan Shaf Ketika Shalat Jenazah 


AG a aa ana a ka 2 za و‎ R 2 هاده دو م‎ SARA ورا کو هيار‎ Papa 
UNI Bag Na ia BG 


Sao 7 


NS AN SEE عليه عَلَيْهِوَسَلَم ِل‎ ALIA Sa 


1234. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Sa'id dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata,: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengumumkan kematian An- 
Najasyi, kemudian Beliau maju dan membuat barisan shaf di belakang, Beliau lalu takbir 
empat kali. 


5 IM 


aies الله‎ Jo NA ya JAN Ng Te JEANS KS AA SAS 
o NA EU aa pia SEA 


1235. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibaniy dari Asy-Sya'biy berkata, telah mengabarkan 
kepada saya seorang yang menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah 
mendatangi kuburan yang terpisah (dari kuburan lain). Maka Beliau membariskan mereka 
lalu bertakbir empat kali. Aku bertanya kepadanya: "Siapakah yang menceritakan ini 
kepadamu?". Dia menjawab: " Ibnu "Abbas radliallahu 'anhu'". 


42 ود AA‏ ل 2%- 


sS ANN هین مو سیآ خم داه شام ب يوش ف‎ HN SAS 


NAMA AAN ANE He‏ كيهو سام ba a‏ جل صَالِحمِنَ 


4 


Ap e ووش عله‎ KE EA [AAN Yuti A sa 
li 2 BE PE P Pe 


1236. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan mereka, katanya telah mengabarkan 
kepada saya 'Atha' bahwa dia mendengar Jabir bin "Abdullah radliallahu 'anha berkata,: "Hari 


ini telah wafat seorang laki-laki shalih, untuk itu marilah laksanakan shalat untuknya". Dia 
(Jabir) berkata,: Maka kami dibariskan lalu Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan 
shalat dan kami bersama Beliau shalat dalam barisan (shaf-shaf di belakang). Berkata, Abu Az 
Zubair dari Jabir: "Dan aku berada pada shaf kedua". 


Bab: Barisan Shaf Anak-Anak Bergabug Bersama Laki-laki Dewasa dalam Shalat 
Jenazah 


AU 


DE GL وام‎ Z ىم وده‎ PA Pap AA ر‎ LINA 2 ييار‎ 


KENAD 1 ANG تسرك‎ 12 NK Tera SA ع‎ Fan 2124 ور ا ر‎ 
دُفِنَهَذَاقَالواالْبَاِحَدَقَالَ ألا‎ AINI بق‎ Saka sad AN اله صل‎ yen 561 a 


a و‎ a Ie AR اراو ر سس‎ ANG 3 
فم‎ SI SELATAN MATA aab Aah 3 PI 3 Jal Ib SESI ني قالو‎ ga 
P 


1237. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibaniy dari 'Amir dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata,: "Bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melewati kubur 
yang telah dimakamkan malam hari. Maka Beliau bertanya: "Kapan dimakamkan jenazah 
ini?. Mereka menjawab: "Tadi malam". Beliau bertanya kembali: "Mengapa kalian tidak 
memberi tahu aku?". Mereka menjawab: "Kami memakamkannya pada malam yang gelap 
gulita dan kami sungkan untuk membangunkan anda". Maka Beliau berdiri dan membariskan 


kami di belakang Beliau. Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata,: "Dan aku hadir bersama 
mereka, maka kemudian Beliau melaksanakan shalat untuknya (jenazah) ". 


Bab: Tuntunan Shalat Jenazah 


2 LA 
س‎ A - 0 5 5 A 70 < 24 
لس ع سي ساس ياس و‎ aT قال ا‎ MANIK Lwe د‎ Aik ور‎ LAN 57 A PAN ANER 
. 4 || /| 7 Aan Al JA . LG LA حلد‎ 
Kak TR 214 so Z 
P 
ر‎ 7 


- - 2 Z 
PNP د > 2 15 115 5 4ه‎ PAN NGGAK E Rt orak 72 © 2 م و ع تر‎ 
باس رضي‎ AJB basa Sea على قب مَنبوذفامًتافصففتا‎ La Sala 


ALZA 


1238. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibaniy dari Asy-Sya'biy berkata, telah 
mengabarkan kepada saya seorang yang bersama Nabi kalian Shallallahu'alaihiwasallam, ia 
berjalan melewati kuburan yang terpisah (dari kuburan lain). Lalu Beliau membariskan kami 
di belakang Beliau. Kami bertanya: "Wahai Abu "Amru, siapakah yang menceritakan ini 
kepadamu?". Dia menjawab: " Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu ". 


Bab: Keutamaan Mengantarkan Jenazah 


See AA AN PA SAENGGA ANE | AA 
GE dar TANG Ngaca ير بن حازم قال يعت افعا يقو ل حدٿ‎ Ka NUSA 
Zaz A Z 22% 20 


P 
aZ sg ا يا بر عو 2 1ه كد‎ NA 
Ga Mn a وفلةقيراط فالأ رابو‎ 


9. 


A 32223% 


Ko GA‏ ص دا 


4 


ور يلا هيه > هم 2 ر ممع )م رر PE NANGIN A,‏ درل EN‏ 2 ر ار 
هر رةو قات AE NE‏ يقو CE IU A‏ 
فقرَارٍيط گثيرة Eb‏ صَيّعَتُ Ana‏ الله 


1239. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Hazim berkata; Aku mendengar Nafi' berkata: disampaikan kepada Ibnu 'Umar 
bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,: "Barangsiapa yang mengantar jenazah 
baginya pahala satu girath. Maka dia (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu ma) berkata,: Abu 
Hurairah berlebihan terhadap kita". Namun kemudian pernyataan Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dibenarkan, yakni oleh 'Aisyah radliallahu 'anha dan Abu Hurairah berkata: aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengatakannya. Maka Ibnu 'Umar 
radliallahu "anhu berkata: "Kami telah banyak meremehkan masalah dan aku telah 
meremehkan dan melalaikan urusan (agama) Allah" 


Bab: Menunggu Sampai Jenazah Dikubur 


AN (arak PER - 1 2 r2 7 2 1 31 أت‎ NABI > کد اعد اله‎ 
e Man Cee ابن اي‎ JAN mena E 


دراه 
KAP 23 HM iS ANGEN,‏ > و 4 ا او و ےی KA Ag‏ 5 
BI‏ 3 رضي الله عته فقال سمغت النْبيّ صلی الله Bah‏ سل ح PA NENGIH‏ 


D 2 
- 
A 0 رت‎ 


e 7 2 A a 5 م ت‎ a AAZ RAW 0 z As A 
ATAN Ci NENE يُودشسقالابّنُشهاب حدثنی‎ Gigi ei عر سید قال‎ 
ا ا‎ Go CANN ا‎ EE ر اموس 1م‎ GA LASKAR Lah 7 
SA IA SAE baka MIE YAA رضي لَه قال ال رمو ل‎ 


3 an و‎ ANG tu 04 A T رح ره‎ Ga ا‎ A 
abala Ja JBL AAN 9 Jas UAS a gé 


1240. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah berkata, aku membacakan 
kepada Ibnu Abu Dza'bi dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magbariy dari bapaknya bahwasanya dia 
pernah bertanya kepada Abu Hurairah radliallahu "anhu, maka Abu Hurairah radliallahu 
'anhu menjawab: Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Dan dalam riwayat lain 
telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Syabib bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
bapakku kepadaku, telah menceritakan kepada kami Yunus berkata, Ibnu Syihab dan telah 
menceritakan kepada saya 'Abdurrahman Al A'raj bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata: Telah bersabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Barangsiapa yang 
menyaksikan jenazah hingga ikut menyolatkannya maka baginya pahala satu girath, dan 
barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya maka baginya pahala 
dua girath". Ditanyakan kepada Beliau: "Apa yang dimaksud dengan dua girath?" Beliau 
menjawab: "Seperti dua gunung yang besar". 


Bab: Keikut sertaan Anak-anak Bersama Orang Dewasa dalam Shalat Jenazah 


2 م‎ ANA area aa aa bagan KA ka > Papa ba apa ANA ر يرهم و‎ 
HE WB JABA PAJENG SS RU يَعَقَوبٌ اهي حَدنتا 33 بنا‎ Bas 
G 4 او و ر کر‎ A ر‎ GANG AL - GG. د واه‎ Z 
ANN UAS CAS ja ag EA Ge aké NE عَامر‎ 


1 


IM 
At TAS 26 | وو‎ 2 A 24 2 A A 27. 


1241. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Abu Bukair telah menceritakan kepada kami Za'idah telah menceritakan kepada 
kami Abu Ishaq Asy-Syaibaniy dari 'Amir dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi kuburan. Mereka berkata; "Ini dikebumikan 
kemarin". Berkata, Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: Maka Beliau membariskan kami di 
belakang Beliau kemudian mengerjakan shalat untuknya". 


Bab: Menshalati Jenazah di Lapangan atau di Masjid 


Z 59 Z 5‏ - 
pi A 2 w A 2 1‏ 
ANGEN 7‏ در م Ay MA AA‏ اه وو > ل بن > 7 وم 2 وى م oe‏ ر ا 
یحیی بن ب A‏ 4 بن د - عيدبن ی 1 
LS pa P3 PA 2 2 Z‏ 


LA 
A 


ANG‏ ر 2 SEE fo‏ اور وي At z7‏ ھت ر اموس )م ر ارا 
BIS LAN‏ هِرَيْرَةَرَضِيَ BILA‏ لتا رَس ول اله صل Senda pa‏ 


.. 


IM 
2 - 2 AS Si ع د واه‎ 2 zk as LANK, a <| ده ا‎ LL - 


BANGGA Ne Ga) era Kp الک صا ا‎ Era as Aki ال‎ 
PETA صف مم‎ ka AAS لله‎ be old لله عنه‎ CP 2 بن لمسَيب اناد هر‎ 


. 
a .. 


A 
A 
BAP AA 
D 


1242. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Al Musayyab dan 
Abu Salamah bahwa keduanya menceritakan kepadanya dari Abu Hurairah radliallahu "anhu 
berkata,: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengumumkan kepada kami kematian An-Najasyi, 
Penguasa Negeri Habasyah pada hari kematiannya lalu berkata,: "Mohonkanlah ampun buat 
saudara kalian". Dan dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepada saya Sa'id bin Al 
Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam membariskan mereka di tanah lapang kemudian Beliau bertakbir 
empat kali". 


wW 


-A 2 G 575 7 io LE LAI و‎ - ¢ A و‎ AT وه‎ 2 Pap 
EN عن نافع عَنْعَبَ د‎ AAS a pa Aam TN USS. 


Va AOA 5 aa Ji SAN ASIA رضي‎ 


Z 
2 047? cet ©. 222 Z ai 37 


1243. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin AL Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma: Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang 
keduanya berzina. Maka Beliau memerintahkan untuk merajam keduanya di tempat biasa 
untuk menyolatkan jenazah, disamping Masjid Nabawi". 


Bab: Larangan Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid 


: PAN ع عرز علال هو الو لمعن عرو عن غارف روي‎ BEE سى‎ gan gan An عبد اله‎ ANNA 


5 BAGAN 33 مر ضه الِّي مات فيد َم الالو د‎ 2306 ls GIE Ke dl 
يُتَحَدَمَسْجِدًا‎ SAH SANI IE nia ebi 


1244. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Syaiban dari Hilal dia 
adalah Al Wazzan dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda ketika Beliau sakit yang membawa kepada kematiannya: "Allah melaknat 
orang-orang Yahudi dan Nashrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka 
sebagai masjid". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kalau bukan karena sabda Beliau 
tersebut tentu sudah mereka pindahkan kubur beliau (dari dalam rumahnya), namun aku 
tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid". 


Bab: Menshalati Jenazah Wanita Yang Meninggal Dunia dalam Keadaan Sedang 
Nifas 


2 2 Ta AR م‎ ANA رو‎ AE 92, ر کے‎ 27 22 AE ss, ےچ‎ 
DX EN يد الله بن بر‎ iii E o A Was 
AL AKU TET کو ےر ار‎ 739 se tan Pe P BELA 53 
تتف نفاسهافقامَعَليجَا‎ dal al APE للهمعليّه‎ NG CASE رضي‎ 
Ghas 

1245. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Husain telah menceritakan kepada kami 'Abdullah 
bin Buraidah dari Samurah bin Jundub radliallahu 'anhu berkata; "Aku pernah di belakang 


Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ikut menshalati jenazah wanita yang meninggal pada masa 
nifasnya. Beliau berdiri di tengah jenazah tersebut". 


Bab: Dimana Sehartusnya Imam Berdiri Ketika Menshalati Jenazah Wanita atau 
Laki-laki 


KTB د‎ 


255 apa ر يم ا‎ P AA “2 2 
aa MSN D ڪَن اين‎ Kab SAS A يدالو‎ . Ie a A ان ن‎ ke Sha 
(Aa تف‎ dal al APE SAN pal 93 LS JBL 3 
Ghas 
1246. Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Husain dari Ibnu Buraidah telah 
menceritakan kepada kami Samurah bin Jundab radliallahu 'anhu berkata; "Aku pernah di 


belakang Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ikut menshalati jenazah wanita yang meninggal 
pada masa nifasnya. Beliau berdiri di tengah jenazah tersebut". 


Bab: Takbir dalam Shalat Jenazah Sebanyak Empat Kali 
1 R gi 3ر‎ 2 La. LN 2 ےو )ت ووو وم ر‎ 4 
GEA بن يو سف | خير تا مالك عن ابن شهاب عَنْسَعِيدِ بن المَسَيّب عن آي هر‎ ANAKE USS 
EE م کار ا‎ AN k PPAR D P 21244 PIA AAEN 
NANG BINA sag 


1247. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengumumkan kematian An-Najasyi, pada hari 
kematiannya lalu Beliau keluar bersama mereka menuju tanah lapang kemudian Beliau 
membariskan mereka dalam shaf lalu Beliau bertakbir empat kali". 


PAKSA عن جايو ضى‎ WAH ا دا 27و‎ BAN Na aah Maa ara 


- Z 


rr 2 وس‎ 4 TAS 


ENARE A‏ 5 صَحَمَةَ التَّجَادْ PA EN 3 536 31633 Kg‏ لے أْصَحَمَةَ 
daa D‏ 


1248. Telah menceritakan kepada kami Mihammad bin Sinan telah menceritakan kepada 
kami Salim bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mina' dari Jabir radliallahu 
'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam shalat untuk An-Najasyi, maka Beliau takbir 
empat kali. Dan berkata, Yazid bin harun dari Salim; Ashhamah". Dan dikautkan pula oleh 
'Abdush Shamad. 


Bab: Membaca Surah al-Fatihah dalam Shalat Jenazah 
Sean حَدَتَتَاشْعْبَهُعَنَسَعْدِعَن‎ ECSS ME SA SAS 
Agib دين ھج ڪن‎ PANA AANE TAS aks 53 AI a 
NASA Be NE EN رضي‎ bi Ne بن عون قال‎ 


“ 


LA Aa 


1249. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'ad dari Tholhah berkata,: 
Aku shalat dibelakang Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma. Dan diriwayatkan pula oleh 
Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Saad bin Ibrahim dari 
Tholhah bin 'Abdullah bin 'Auf berkata, Aku shalat dibelakang Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma pada suatu jenazah, lalu ia membaca surat Al Fatihah, ia berkata, agar orang-orang 
tahu bahwa itu merupakan sunah". 


4; 


Bab: Shalat Jenazah di atas Kuburan Setelah Jenazah Dikuburkan 


AH aa AN ga Nai AES Sgait CAA 


KA ra ر کو‎ 


po RA PADA HAHA PAN JAN ata‏ حَلَقَهُ 
So sE SÍG o é‏ الله ZA? LIN‏ | 


1250. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada saya Sulaiman Asy-Syaibaniy berkata; Aku 
mendengar Asy-Sya'biy berkata, telah mengabarkan kepada saya seorang yang bersama 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah melewati kuburan yang terpisah (dari kuburan lain). 
Maka Beliau memimpin mereka shalat dan mereka shalat di belakang Beliau. Aku bertanya: 
"Wahai 'Amru, siapakah yang menceritakan ini kepadamu?". Dia menjawab: " Ibnu 'Abbas 
radliallahu "anhu". 


A‏ ىڭ ااا 


VAA KAA ادر‎ (5 AN siis 4 ا‎ 


سو کر AN SISA‏ گان كوف الْمَسْحِدِيَقُُ SEA AS LA‏ لكيه وسم 
a‏ قد كرَهُدَات يو 2S) NG sad AENG NGANG AN GG PA jaga,‏ 


2 


AE Ya An ass SS 92155 كَذَاقِصَتُهَكَالَ‎ 9S کان‎ 


1251. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Fadhal telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu: 
"Ada seorang laki-laki kulit hitam atau wanita kulit hitam yang menjadi tukang sapu masjid 
meninggal dunia yang tidak diketahui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tentang kamatiannya. 
Suatu hari Beliau diceritakan, maka Beliau berkata,: "Apa yang telah terjadi dengan orang 
itu?. Mereka menjawab: "Dia telah meninggal, wahai Rasulullah" Lalu Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Kenapa kalian tidak memberitahu aku?. Mereka 
berkata,: Kejadiannya begini begini, lalu mereka menjelaskan". Kemudian Beliau berkata,: 
"Tunjukkan kepadaku kuburannya! '. Maka Beliau Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi 
kuburan orang itu kemudian shalat untuknya. 


Bab: Mayit Dapat Mendengar Suara Langkah Sandal (Orang-orang Yang 
Mengantarkannya) 


6 


253 ر 253 22A 57 NGE At A AS KA AS RRNA nia‏ ا 4 
حَدَشْمَا USS SLS‏ عبد الا عل حَدتْمَاسَعِيد قال و قال ل خليفة حَدثتا یر A8‏ 3 3 حَدَتْنَاسعِيد 


SA‏ عن Ape NANING as: 9 EA Jaana SELAI ge Sos‏ ەو تۇ 


Z 


PA d 


na) si BELU gah BN A Ía sé مقر‎ - aja) a PA 


pda إا‎ NGA i AE AA MUA bila lea Isa Bed 


BAN PLAN PR KAN Al gak EN صل‎ NGANG a haa NA 
عو و‎ TA ر و‎ 


siai hnd PB ESA لما يفول الَا فيا لا کر يٽ ولا‎ ISIS للا قري‎ si 


NA 


á Yana AN Apt AA - $ Kab TA GTA 
1252. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa 
telah menceritakan kepada kami Sa'id berkata; dan telah berkata, kepadaku Khalifah telah 
menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari 
Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika 
suatu jenazah sudah diletakkan didalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan 
pergi meninggalkannya, dia mendengar gerak langkah sandal sandal mereka, maka akan 
datang kepadanya dua malaikat yang keduanya akan mendudukkannya seraya keduanya 
berkata, kepadanya: "Apa yang kamu komentari tentang laki-laki ini, Muhammad 
Shallallahu'alaihiwasallam?". Maka jenazah itu menjawab: "Aku bersaksi bahwa dia adalah 
hamba Allah dan utusanNya". Maka dikatakan kepadanya: "Lihatlah tempat dudukmu di 
neraka yang Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga". Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam selanjutnya berkata,: "Maka dia dapat melihat keduanya". 
Adapun (jenazah) orang kafir atau munafig akan menjawab: "Aku tidak tahu, aku hanya 
berkata, mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang". Maka dikatakan kepadanya: 
"Kamu tidak mengetahuinya dan tidak mengikuti orang yang mengerti". Maka kemudian dia 
dipukul dengan palu godam besar terbuat dari besi diantara kedua telinganya sehingga 
mengeluarkan suara teriakan yang dapat didengar oleh yang ada di sekitarnya kecuali oleh 
dua makhlug (jin dan manusia) ". 


Bab: Orang Yang Menginginkan Dikuburkan di Tanah Suci atau Sejenisnya 


gali anir uu GE Lana HEHE YAA SS 


“ 


PA 
w 
A ۶ 


23333 الله 
ل TA GAS‏ < ر NA‏ ر 2 Pad mega LE: < Wi axr WA‏ 
Jo anaa Jan A TPA‏ مُوسَى Sun Ser DEN‏ 


a £ pa 
1 udi 


2 


AAK مَئْنِ‎ JENANG klas A جِ فَقْلْ‎ NING gak ak BEI ANE) 
(Ne Ag sha A TEKI MA AA AKAL DGN م‎ 26 $ A 
PIN yaaa GTA Pe en aa EK ANG NG 


Er A 


SER 33 FELS َو‎ sala gala LE Je جر قال قال ر سول اله‎ Pb AAA 
Ai Aa 


1253. Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah menceritakan kepada kami 'Abdur 
Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari bapaknya dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata,: "Suatu hari malaikat maut diutus kepada Musa 
'alaihissalam. Ketika menemuinya, (Nabi Musa 'alaihissalam) memukul matanya. Maka 
malaikat maut kembali kepada Rabbnya dan berkata,: "Engkau mengutusku kepada hamba 
yang tidak menginginkan mati". Maka Allah membalikkan matanya kepadanya seraya 
berfirman: "Kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas 
punggung seekor lembu jantan, yang pengertiannya setiap bulu lembu yang ditutupi oleh 


tangannya berarti umurnya satu tahun". Nabi Musa 'alaihissalam bertanya: "Wahai Rabb, 
setelah itu apa?. Allah berfirman:: "Kematian". Maka Nabi Musa 'alaihissalam berkata,: 
"Sekaranglah waktunya". Kemudian Nabi Musa 'alaihissalam memohon kepada Allah agar 
mendekatkannya dengan tanah yang suci (Al Mugaddas) dalam jarak sejauh lemparan batu". 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Seandainya aku kesana, pasti akan aku tunjukkan kepada kalian keberadaan 
kuburnya yang ada di pinggir jalan dibawah tumpukan pasir merah". 


Bab: Menguburkan Mayat di Malam Hari 


KE عباس رضي‎ NE AAN EN ANE دتا جر يو‎ KAN 24 نخدا عا‎ 
IE JAE ALA BASA, ماف‎ Kya dal Je BAN ISI 
Lean an IS kaga 


1254. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Asy-Syaibaniy dari Asy-Sya'biy dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah mengerjakan shalat jenazah untuk seorang laki-laki 
yang telah dikebumikan pada malam hari. Beliau mengerjakannya bersama dengan para 
sahabatnya. Saat itu Beliau bertanya tentang jenazah tersebut: "Siapakah orang ini?". 
Mereka menjawab: "Si anu, yang telah dikebumikan kemarin". Maka mereka 
menyolatkannya". 


Bab: Mendirikan Masjid di atas Kuburan 


DU NTT LOR PA TPP Te R ng جر‎ ng A -ô Kg AA 2212658 
NANGEN GAN مَالِفْعَنَهِسَاِمِعَنَأبيهِعَنْعَايِشَدَرَضِيَ‎ ba b Jne SAS 
A 4 P WA ZA 
A يهَو كاتا‎ pa مار‎ Wa MAS Aga 


ra 


55 تَامِنَ حُسَنْبَاوَتَصَاو ير فیا‎ PBL GIA Ge TAI daa 

< 2 Z ا و‎ 7 A ya 11 
Sd 9135 SAN Wana! 35 Se AS apa PAYA 
MK JAWA 


1255. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah mengabarkan kepada saya 
Malik dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata; Ketika Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam sedang berbaring sakit sebagian isteri-isteri Beliau menceritakan 
tentang suatu gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah (Etithapia) yang disebut dengan 
Mariyah. Sebelumnya Ummu Salamah dan Ummu Habibah radliallahu 'anhuma pernah 
berhijrah ke negeri Habasyah, sehingga keduanya dapat menceritakan tentang keindahan 
gereja tersebut dan adanya gambar (patung-patung) didalamnya. Maka Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam mengangkat kepalanya lalu bersabda: "Mereka itulah, yang 
apabila ada hamba shalih atau laki-laki shalih diantara mereka yang meninggal dunia, 
mereka bangun masjid di atas kuburannya itu dan membuatkan patung dari orang yang 
meninggal itu di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhlug disisi Allah ". 


Bab: Orang Yang Menguburkan dan Masuk ke Liang Oubur Jenazah Wanita 


A 


NGAEN 30 HE بنع‎ Na Sia Sa A حَدَكْمَافلَيَحُبْنُ‎ Aki AA ANG 


Z 


0 وای 


EN CS‏ سول اله صل sala AE‏ رسو AI‏ سكم جال BH GE‏ يت 
کيو کڏ bsd, pen ah AIKIN IE at An NN‏ 53 


BD ر‎ 


SIÁN SAAN Ar, a KN AAN 


1256. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada 
kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin 'Ali dari Anas radliallahu 
'anhu berkata,: "Kami menyaksikan pemakaman puteri Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
dan saat itu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam duduk diatas kuburnya. Lalu aku melihat 
kedua mata Beliau mengucurkan air mata". Kemudian Beliau bertanya: "Siapakah diantara 
kalian yang malam tadi tidak berhubungan (dengan isterinya) ". Berkata, Abu Tholhah: 
"Aku". Beliau berkata,: "Turunlah ke dalam kuburnya!"."Maka Beliau turun kedalam 
kuburnya lalu menguburkannya". Berkata, Ibnu Mubarak berkata, Fulaih: "Aku memahami 
makna Yugarif maksudnya adalah "berbuat dosa". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy 
tentang Firman Allah Ta'ala 'Liyagtarifuu (OS Al An'am: 113, maksudnya adalah: agar mereka 
mengerjakan (seperti syetan mengerjakannya). 


Bab: Menshalati Orang Yang Mati Syahid 
Maj BESI SIS BELU SA PAT UNA LA YA 
جين من قشل‎ Nas RATAN Ar NGABA KALI NA 23 7. Si 


7 
bd 77 
r £ 


VII sa ga AA JA ASN ET ANE SAN خرن کو پ و اجو يفول‎ 


< PARA 


MEI وول لواو‎ igeri Ai siaga 3g PIANE 


1257. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman bin Ka'ab 
bin Malik dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua berkata, "Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam pernah menggabungkan dalam satu kubur dua orang laki-laki yang 
gugur dalam perang Uhud dan dalam satu kain, lalu bersabda: "Siapakah diantara mereka 
yang lebih banyak mempunyai hafalan Al Qur'an". Bila Beliau telah diberi tahu kepada salah 
satu diantara keduanya, maka Beliau mendahulukannya didalam lahad lalu bersabda: "Aku 
akan menjadi saksi atas mereka pada hari qiyamat". Maka Beliau memerintahkan agar 
menguburkan mereka dengan darah-darah mereka, tidak dimandikan dan juga tidak 
dishalatkan". 


7 2 ZA و‎ 7 ° 0 7 - Fa 23 - ر‎ A NG ر ر‎ A وو‎ 5) A 
JE ِي يز يدبن آي بيب عابي الخير عن‎ AN Pa 


A 


4 


2 2 ا و 9 ےر رك هم 2 ور ر 5 ر‎ Kan 
الْمَيتَِانْصَرَفَإِل الْمِنَمرٍ‎ PENS أَهْلٍ‎ KIS pea Kae 


r 


A 2 A a JA 
LA 2% 42X . 27 { Kf PA Tas s2 Bi و‎ 
Se An AI 13 KL ANIS 
3 2 A 52 م‎ A 4 ر2‎ 7 w k 2 
obi GEMA SN AE EEEE PN کر این‎ 
LE) eN PES he Wali Naska 31 23 Nl 


PERAK 
1258. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada saya Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah 
bin 'Amir bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pada suatu hari keluar untuk menyolatkan 
syuhada' perang Uhud sebagaimana shalat untuk mayit. Kemudian Beliau pergi menuju 
mimbar lalu bersabda: "Sungguh aku ini yang terdepan dari kalian dan aku menjadi saksi atas 
kalian. Dan aku, demi Allah, sekarang sedang melihat telagaku (yang di surga) dan aku telah 
diberikan kunci-kunci kekayaan bumi atau kunci-kinci bumi (dunia). Demi Allah, sungguh aku 
tidak khawatir kepada kalian bahwa kalian akan menyekutukan (Allah) kembali sepeninggal 
aku. Namun yang aku khawatirkan terhadap kalian adalah kalian akan memperebutkan 
(kekayaan) duniawi ini". 


Bab: Menguburkan Dua atau Tiga Jenazah dalam Satu Liang Qubur 
Ne K گغ أ جاپ رن‎ E Arena اال ا‎ A Bpr GA 
buat Na Nang SR SEA AENG مَل‎ SNG AH NGAEN رضي‎ 


1259. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bahwa 
Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu mengabarkan kepadanya bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam pernah menggabungkan (dalam satu kubur) dua orang laki-laki 
yang gugur dalam perang Uhud. 


Bab: Orang Yang Berpendapat Tidak Perlu Memandikan Jenazah Orang Yang Mati 
Syahid 


5 


Als 515 7 00 2 z و‎ ? 7 575 7 Tx ی 2 وام‎ A Tn 2 
VOTE FEE AS حمس بن‎ IE MA Na الو ليد‎ pa SAS 
Au dota KA و‎ ls TEA AA TAM ال صا‎ 

لي صل NAS AN‏ هي د ماي م يَعْنِي يوا حولم غلم 

1260. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Laits 
dari Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir berkata; Nabi 


Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kuburkanlah mereka bersama dengan darah-darah 
mereka". Yaitu mereka yang gugur pada perang Uhud: "Dan janganlah mereka dimandikan". 


Bab: Jenazah Yang Lebih Dahulu Dimasukkan ke dalam Liang Aubur 


£ 4 


Zat PAD PE EGE, 8 Sa EEA MEA ya E 3‏ د 


NG pad کان‎ At a AE لاله ص‎ 5 SA 52 a an 


SAR RA JA أشي‎ BGT ALAN SES aa NGA sê 35 Bani ta MEN 
و ور ع )او‎ 5 20 POS Ta “3 هال كا‎ 4 

Kela adaa AN ENG Ga abi JB pa‏ ا 

anna E TE تالو‎ PES PAN Er jg BRA 


r 
r 


Juan ga A asa BE AN Lie لا‎ HI gi Sis aga Arsa 
SPN AS بن‎ Hg AA KA Kat APANGA PA ENAK 


22 Pap XI 
SAN KEN مسي جَابِرَ ارَضِيَ‎ i 
1261. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Laits bin Sa'ad telah menceritakan kepada 
saya Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir bin "Abdullah radliallahu 
'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah menghimpun dua orang laki-laki yang 
gugur dalam perang Uhud dalam satu kubur dan dalam satu kain, lalu bersabda: "Siapakah 
dianrara mereka yang lebih banyak mengambil hafalan Al Qur'an". Bila Beliau telah diberi 
tahu kepada salah satu diantara keduanya, maka Beliau mendahulukannya didalam lahad 
lalu bersabda: "Aku akan menjadi saksi atas mereka". Maka kemudian Beliau 
memerintahkan agar menguburkan mereka dengan darah-darah mereka dan tidak 
dishalatkan dan juga tidak dimandikan".Dan telah mengabarkan kepada kami Ibnu AL 
Mubarak telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari Az Zuhriy dari Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhua bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata tentang mereka yang 
gugur dalam perang Uhud: "Siapakah dianrara mereka yang lebih banyak mengambil hafalan 
Al Qur'an". Bila Beliau telah diberi tahu kepada salah satunya, maka Beliau 
mendahulukannya sebelum temannya yang lain". Berkata, Jabir: "Maka bapakku dan 
pamanku dikafankan dalam satu kain namirah (selimut bergaris terbuat dari wol). Dan 
berkata, Sulaiman bin Katsir telah menceritakan kepada saya Az Zuhriy telah menceritakan 
kepada saya orang yang telah mendengar dari Jabir radliallahu "anhu. 


Bab: Pohon Idzkhir (Pohon yang Mendatangkan Bau Harum) dan Rerumputan 
diatas Kuburan 


PEN EKA SEE MS AS IE Sis ن حوس‎ AN EN INA SS 
SNN Ea II Sah 113 LAN AE Pat Pat AN nana MEA Gae 

etil, KA ISU A (BN Da 

2 2 1983 AYI 3 BALA Pee ip kura" PN ANISA 


LA: نْب ْصَالِي عَنَّ‎ 23 Aje 2 8363 4936 Sada TNE SEL رضي‎ 


4 Oh ab راد‎ 
Mee Kid AATAS E A مسل‎ 
2 DL 222A 9 2 
IKA عباس رضي‎ 
1262. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid dari 
'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Allah telah mengharamkan kota Makkah, maka tidak dihalalkan buat seorangpun sebelum 
dan sesudahku melakukan pelanggaran disana, yang sebelumnya pernah dihalalkan buatku 
beberapa saat dalam suatu hari. Di Makkah tidak boleh diambil rumputnya dan tidak boleh 
ditebang pohonnya dan tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak ditemukan satupun 
barang temuan kecuali untuk diserahkan kepada juru pengumuman (agar dikembalikan 
kepada pemiliknya) ". Berkata, (Al 'Abbas radliallahu 'anhu) kecuali pohon idzkhir (pohon 
yang harum baunya) yang berguna untuk pengerjaan celup (pewarnaan pakaian) dan kubur- 
kubur kami. Maka Beliau bersabda: "Ya kecuali pohon idzkhir". Dan berkata, Abu Hurairah 
radliallahu "anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Untuk kubur-kubur mereka dan 
rumah-rumah mereka". Dan berkata, Aban bin Shalih dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiyah 
binti Syaibah bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda seperti ini. 
Dan berkata, Mujahid dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu: "Dan untuk alat 
berhias mereka (parfum) dan rumah-rumah mereka". 


Bab: Bolehkan Mengeluarjkan Mayat dari Qubur atau Liang Lahad karena Suatu 
Alasan?. 


- Z KE 


Pa nga na MR حَدَكْنَاسْفْيَا‎ ál 26 n 


+ و > اس‎ 4 
AS 2 4 Z < - 04 YA 1-4 KAYA Bagi < Ba 2 ماو‎ KE و‎ 
قال‎ MAN WAE 5 Ketam hai yeaah ES GLS 
Pa Sea yy aké NAN JEN s وكاو‎ 


اساي كميص ك ang MAN TEAM 53 AMAL aie Se‏ يد 


l R 
PA 
سما‎ Pan ر وس‎ 2 


1263. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, 'Amru: Aku mendengar Jabir bin "Abdullah radliallahu 'anhua berkata, 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi 'Abdullah bin Ubay setelah dimasukkan 
kedalam kuburnya, lalu Beliau memerintahkan untuk mengeluarkannya. Maka jenazahnya 
dikeluarkan dan diletakkan di kedua paha Beliau kemudian Beliau menyempratkan dengan 
air ludah Beliau dan memakaikan baju gamis (gamis) Beliau. Dan Allah yang lebih 
mengetahui. Sebelumnya Beliau pernah memakaikan (memberi) baju kepada 'Abbas. 
Berkata, Sufyan dan berkata, Abu Harun Yahya: "Bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
memiliki dua gamis". Maka putra 'Abdullah bertanya kepada Beliau: "Wahai Rasulullah, 
pakaikanlah bapakku dengan gamis anda yang telah mengenai kulit anda". Sufyan berkata,: 


"Mereka memandang Nabi Shallallahu'alaihiwasallam memakaikan baju Beliau kepada 
'Abdullah sebagai hadiah yang sama seperti yang Beliau lakukan (terhadap 'Abbas) ". 


AGA? LG Baim لوم ود { م و م‎ na? GA 155. 5 gara وه‎ 2017 196 La 159, 
A PA 


07 A Pa 22 A GANG Pan 0 & PING < 
DIA AE يكل من‎ AINI PIA) LIS انيا ي م ناليل‎ A 22 


2 كه عع كر داس r Aan‏ ر کے مم و 272 رو Pj MA‏ يم ا ف ا 
عليه و aka‏ إن لا اتر ك عدي Da YE GAN‏ غير تفي ر سول الله صل Ws Ep IE ga‏ 
LA 7 Z, 1 2‏ 
PT 42| LA‏ تل کہ ا قاتا KATA SEN‏ قد ر YA A‏ و l KE‏ 2 :2 21 
فاقض ea aa‏ نَأَوَّلَقَتِبِلوَدْفِنَمَعَهَ bak JÊNG‏ 


A: 
3ev A2 JII و‎ 
: 


A Z - PRS 7 2 5 - 
SN MERE 9033 GNI Adik جه بعد‎ SANG PIA ار‎ 
1264. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah mengabarkan kepada kami Bisyir 
bin Al Mufadhdhal telah menceritakan kepada kami Husain AL Mu'alim dari 'Atha' dari Jabir 
radliallahu "anhu berkata; Ketika terjadi perang Uhud, pada suatu malamnya bapakku 
memanggilku seraya berkata,: "Tidaklah aku melihat diriku (menduga) melainkan aku akan 
menjadi orang yang pertama-tama gugur diantara para sahabat Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam (dalam peperangan ini) dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang 
berharga bagimu sepeninggalku melainkan diri Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Dan 
aku mempunyai hutang, maka lunasilah dan berilah nasehat yang baik kepada saudara- 
saudaramu yang perempuan". Pada pagi harinya kami dapati bapakku adalah orang yang 
pertama gugur dan dikuburkan bersama dengan yang lain dalam satu kubur. Setelah itu 
perasaanku tidak enak dengan membiarkan dia bersama yang lain, maka kemudian aku 
keluarkan setelah enam bulan lamanya dari hari pemakamannya dan aku dapati jenazah 
bapakku masih utuh sebagaimana hari dia dikebumikan dan tidak ada yang berubah padanya 
kecuali sedikit pada ujung bawah telinganya". 


0 0 a93 A ر‎ s و‎ 0 
شر الل‎ 2 2 7 IN? Le0 MA LA 9 ANA 8 اسه 21م‎ A 4 


D‏ و 
LG‏ ا رر ل ل )مي ١م‏ 22 .5 24 PE AA‏ 2{ مد 
BIS‏ أبي ر جل فلم طب مَفْسِي حَنَى أ حر جته فَجَعَلته في قب على حدَة 


1265. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sa'id bin 'Amir dari Syu'bah dari Ibnu Abu Najih dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu 
berkata: "Seorang laki-laki dikuburkan bersama dengan bapakku namun kemudian 
perasaanku tidak enak hingga akhirnya aku keluarkan dan aku kuburkan dalam satu liang 
kubur kembali". 


Bab: Liang Lahad (Lobang di samping) dan Syag (Lobang di Tengah) pada Lobang 
Kuburan 


Pd LA IA Pa 
ان‎ r. 222 < TA? 2 ANG وور‎ of cor As TER KANG Apa 
SAE aa قال حدثني اب‎ IA Sad IN خر تا‎ NAN AKA AAS USS 


4 


ELE saka par LA صل‎ LAN IKAN Ger AE pê bni 


KA BA 


مو wW e. e J - 2 2 7 LA‏ 4 ع 
TANGAN As 7 ALA ata Le‏ آنْقَإدًا أشي Kisiki IL‏ 


Era. 4 aan AA م‎ KANANG 


1266. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Al Laits bin Sa'ad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Syihab dari 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua 
berkata,: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah menggabungkan dalam satu kubur dua 
orang laki-laki yang gugur dalam perang Uhud dan dalam satu kain, lalu bersabda: "Siapakah 
diantara mereka yang lebih banyak mempunyai hafalan Al Qur'an". Bila Beliau telah diberi 
tahu kepada salah satu diantara keduanya, maka Beliau mendahulukannya didalam lahad 
lalu bersabda: "Aku akan menjadi saksi atas mereka pada hari giyamat". Maka kemudian 
Beliau memerintahkan agar menguburkan mereka dengan darah-darah mereka dan tidak 
pula dimandikan". 


Bab: Jika Anak Kecil Masuk Islam Lalu Mati Apakah Wajib Dishalati?. Apakah Islam 
Wajib Diperkenalkan Kepada Anak Kecil?. 


PEN مالم يعبر‎ ANG NGE عن بوش‎ NANGA Sa 
الا‎ an NN LE صل‎ ANGIN gah ANGE 
NABA AAA SA ey DAE 

IÁ É Á A Ibadat 


Pd 1 - 4 TA 
ور‎ we Pa 


BL LAN IE ga BANI ya Set a Par Jaga: NI Sea 
Li la gag 5 LE صَنَ‎ ANE صَادِقٌ وَ گاب‎ anto ص‎ EN NAN لهم‎ AW 


A 


sala 


é BEAN JS IE la EA Ia LAMA 


” 
2 


aan AI Para : KEN َوَقَدَرَكَ قَقَالَعْمَْرَضِيَ‎ ga سافان‎ 


Pd 


SAN معت‎ La DE ASI WAH ena | sadé BIA Nala saga 


Ca r 


AA عله و وا‎ ZA A Ia NN Aja siik NÒ KA 
KENYA DWA yy A3 jab ESA 
erk >18 هئم‎ NG SANG NG 3 2 ب کا کن و‎ 
es 


LI‏ د 


A A 90 ددر‎ WES RIAS NE JENG, م وهو يقي بجُڏو‎ 


SEA page‏ ابن صيا قال ela SALA po LAN‏ تر AA Geng‏ حَدِيئِه 
عر ارس و دم TAN ag an‏ 7 3 و و 
Blah ga janan‏ زَمَرَمَهوَقَالإِسَحَاقَا A‏ وَعَقَيّلرَمَرَمَهُوَ Sasa J‏ رَهَرَهْ 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah‏ .1267 
dari Yunus dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah bahwa‏ 
Ibnu'Umar radhiyallahu'anhuma mengabarkannya bahwa 'Umar dan Nabi shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam berangkat bersama rambongan untuk mememui Ibnu Shayyad hingga akhirnya‏ 
mereka mendapatinya sedang bermain bersama anak-anak yang lain di bangunan yang‏ 
tinggi milik Bani Magholah. Ibnu Shayyad sudah mendekati baligh dan dia tidak menyadari‏ 
(kedatangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) hingga akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam menepuknya dengan tangan Beliau kemudian berkata kepada Ibnu Shayyad:‏ 
"Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?". Maka Ibnu Shayyad memandang‏ 
Beliau lalu berkata: "Aku bersaksi bahwa kamu utusan kaum ummiyyin (kaum yang tidak‏ 
kenal baca tulis) ". Kemudian Ibnu Shayyad berkata, kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:‏ 
"Apakah kamu juga bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?". Maka Beliau menolaknya dan‏ 
berkata, "Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul-rasulNya". Kemudian Beliau berkata:‏ 
"Apa yang kamu pandang sebagai alasan (sehingga mengaku sebagai Rasul). Berkata, Ibnu‏ 
Shayyad: "Karena telah datang kepadaku orang yang jujur dan pendusta". Maka Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Urusanmu jadi kacau". Kemudian Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Sesungguhnya aku menyembunyikan (sesuatu dalam‏ 
hatiku) coba kamu tebak?". Ibnu Shayyad berkata: "Itu adalah asap". Beliau berkata:‏ 
"Hinalah kamu, dan kamu tidak bakalan melebihi kemampuanmu sebagai seorang dukun.‏ 
Lalu 'Umar bin Al Khaththob Radhiyallahu'anhu berkata: "Wahai Rasulullah, biarkanlah aku‏ 
memenggal leher orang ini!". Maka Beliau berkata: "Jika dia benar, kamu tidak akan‏ 
berkuasa atasnya dan bila dia benar maka tidak ada kebaikan buatmu dengan‏ 
membunuhnya". Berkata, Salim: Aku mendengar Ibnu 'Umar Radhiyallahu'anhuma: "Setelah‏ 
itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Ubay bin Ka'ab pergi menuju satu pohon kurma‏ 
tempat Ibnu Shayyad sebelumnya berada di situ dengan harapan Beliau dapat mendengar‏ 
sesuatu dari Ibnu Shayyad sebelum dia melihat Beliau. Maka Nabi shallallahu "alaihi‏ 
wasallam melihat Ibnu Shayyad sedang tertidur dibalik baju tebalnya dengan mendengkur‏ 
ringan. Dalam keadaan itu ibu dari Ibnu Shayyad melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam sedang duduk di bawah pohon kurma, maka ibunya berkata, kepada Ibnu Shayyad:‏ 
"Wahai Shaf, (ini nama dari Ibnu Shayyad), Muhammad shallallahu'alaihi wasallam". Maka‏ 
Ibnu Shayyad kembali pada keadaannya semula (berbaring). Kemudian Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam berkata: "Seandainya ibunya biarkan, pasti jelaslah persoalannya (dajjal atau‏ 
bukan)". Dan Syu'aib berkata: 'menekannya dengan ramramah (suara halus) atau zamzamah.‏ 
Sedangkan Ishag Al Kalbi dan 'Ugail berkata: "ramramah". Ma'mar berkata: ramzah.‏ 


INA NE YA A ga KEH Ko 2 ريد‎ A? م‎ 258 7 A 34 {A A 
2 ta 9 Pd Z 7 G 
TAS r sS 2F faka ah oA na NL A 
يُعودهفقعد عند ر اسه‎ 4 SAE Jo ga dab فم رض‎ IA GARA SA صل‎ Gada هو دي خد‎ 
Z - د مه عر ص‎ rd م هه‎ 
2 0 D TT 50 Ka IG ANRE A? ا‎ $ Laa? AOA Ia EA 
3 4ك‎ 5 GA 24 2 A g Pd ر‎ 
KAM BALAI F5 30 pala EA صل‎ 
4 = 


1268. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dia adalah Ibnu Zaid dari Tsabit dari Anas radliallahu "anhu berkata,: "Ada seorang 
anak kecil Yahudi yang bekerja membantu Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menderita sakit. 
Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menjenguknya dan Beliau duduk di sisi kepalanya lalu 
bersabda: "Masuklah Islam". Anak kecil itu memandang kepada bapaknya yang berada di 
dekatnya, lalu bapaknya berkata,: "Ta'atilah Abu Al Qasim Shallallahu'alaihiwasallam". Maka 
anak kecil itu masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu'alaihiwasallam keluar sambil 
bersabda: "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari neraka". 


EU رضي‎ ALASAN SN ANE SU 
PA A 
Asia Al SAS Dea enak ak sadiya ANIES قول‎ 


1269. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata: 'Ubaidullah bin Abu Yazid berkata; Aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata,: "Aku dan ibuku adalah termasuk orang-orang lemah, aku dari golongan 
anak-anak dan ibuku dari golongan wanita". 


SNI NE AK AS BIL 3 NG EA GUA PATAH 


JANGE HE TES AS PI SANA, PENA 
4 Pd P a Pd 4 و‎ 1 = P 
KKE 0533 MN و‎ Laka ا‎ LSN AE AE IPS 


ع 
e O ba pa‏ 


A 


aol aol al ga ha A إلا يو‎ a AKA ISL ANE 


“AN ERA جَذَعَاءََيَفُولُأبُو‎ Dalan نجسو‎ JB Mekah NGE San بمج‎ 
EOL Me 
1270. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib berkata, Ibnu Syihab: "Setiap anak yang wafat wajib dishalatkan sekalipun anak hasil 
zina karena dia dilahirkan dalam keadaan fithrah Islam, jika kedua orangnya mengaku 
beragama Islam atau hanya bapaknya yang mengaku beragama Islam meskipun ibunya tidak 
beragama Islam selama anak itu ketika dilahirkan mengeluarkan suara (menangis) dan tidak 
dishalatkan bila ketika dilahirkan anak itu tidak sempat mengeluarkan suara (menangis) 
karena dianggap keguguran sebelum sempurna, berdasarkan perkataan Abu Hurairah 
radliallahu "anhu yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak 
ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka 
kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani 
atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan 
sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata, (mengutip firman Allah AS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ('Sebagai fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu"). 


GAN 
N 


kistor pa As ig ANES PAPE Ara PAR AA CAVA 


A 


IM 


sdah JA A isa PAM AT قال قال ر سول الله صل الل‎ KESAN ii 
ول‎ PER Baa انه أو‎ ga چو كانه و‎ 
AN NGANA na AA) قَطَرَ‎ AN Saya KEM Pj 


1271. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy telah mengabarkan kepada saya Abu 
Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Telah bersabda 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Tidak ada seorang anak pun yang terlahir kecuali dia 
dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan 
menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak 
yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat 
padanya". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah 
subhanahu wata'ala OS Ar-Ruum: 30 yang artinya: ('Sebagai fitrah Allah yang telah 
menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 
agama yang lurus"). 


Bab: Jika Seorang Musyrik Mengucapkan Kaliamt "Laa Ilaaha Illallah" Menjelang 
Kematiannya 


HASAN ن‎ a بن لټر‎ ARE NN SAS 


AA AEN ا‎ SIA ت‎ gas TEKAN لے غ دا‎ LA E 


DA 
را‎ > - 


GAS 


ea PA 3. BAGAN Sg HA SA pa 
Vi جَهل و‎ Aa KA ga 5 
MERAH AA Le ANG aa 


Nias Ai Ape seba Ga Sh SAN بو طالب آخر ما‎ AJE SAE luas 413 
BISU GG Garasi dung - KENA sáa AAN TS sá 4 


KA tar‏ ! اليد 


1272. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Ya'gub bin 
Ibrahim berkata, telah menceritakan apakku kepadaku dari Shalih dari Ibnu Syihab berkata, 
telah mengabarkan kepada saya telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayyab dari 
bapaknya bahwasanya dia mengabarkan kepadanya: "Ketika menjelang wafatnya Abu 
Tholib, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mendatanginya dan ternyata sudah ada Abu 
Jahal bin Hisyam dan 'Abdullah bin Abu Umayyah bin Al Mughirah. Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Abu Tholib: "Wahai pamanku katakanlah laa 
ilaaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi atasmu di sisi Allah". 


Maka berkata, Abu Jahal dan 'Abdullah bin Abu Umayyah: "Wahai Abu Thalib, apakah kamu 
akan meninggalkan agama 'Abdul Muthalib?". Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam terus 
menawarkan kalimat syahadat kepada Abu Tholib dan bersamaan itu pula kedua orang itu 
mengulang pertanyaannya yang berujung Abu Tholib pada akhir ucapannya tetap mengikuti 
agama 'Abdul Muthalib dan enggan untuk mengucapkan laa ilaaha illallah. Maka berkatalah 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Adapun aku akan tetap memintakan ampun buatmu 
selama aku tidak dilarang". Maka turunlah firman Allah subhanahu wata'ala tentang 
peristiwa ini: ("Tidak patut bagi Nabi ...") dalam OS AT-Taubah ayat 113). 


Bab: Menancapkan Pelepah Daun (Kurma) di atas Kuburan 
رضي اله‎ esa اا اا بو‎ 
.ص‎ Sa wa La م ر ار بور ر و ور بر ا‎ 21244 E a et 2 | 
AS ii GA قري‎ Gan Nha AAE عَمْمَاعَنَ النَبِيَ صل‎ 


r 


| E pi Bata a Aria SN 


Pan 


BEE SAS فقا ل ليقف‎ KU َسنت‎ Lao dang aa SA ادال‎ S KIE Ii nh Ban 


< 


| رور‎ 
ora 


1273. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah dari Al A'masy dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata, dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bahwasanya Beliau berjalan melewati dua 
kuburan yang penghuninya sedang disiksa, lalu Beliau bersabda: "Keduanya sungguh sedang 
disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Yang satu 
disiksa karena tidak bersuci setelah kencing sedang yang satunya lagi karena selalu mengadu 
domba" Kemudian Beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah daunnya lalu 
membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing 
kuburan tersebut. Mereka bertanya: "Kenapa anda melakukan ini?" Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam menjawab: "Semoga diringankan (siksanya) selama batang pohon 
ini basah". 


Bab: Nasehat Yang Disampaikan Seseorang di Kuburan dan Sementara Teman- 
temannya Duduk di Sekelilingnya 


Ge) Sei Ini Se nian قال حَدَكِْي جر يد عَنَمَنْصُورٍ‎ Vera ara 


TAN GA AA ala AAA Le LAU KERA Bea 
Pe Aa Sa 
Pe A 


BERA e RAEAN PAS IN و‎ AN al aa AS 


5 4 


IN pa ANN JET KE السّعَاءةِفَسَيَصِي ل‎ JM ya Ka JKN 553 


DR ج‎ A An A 2 24 


JAMAN السَّعَاَوَوَ‎ a ALA MM IS AN MJ a A 


7 pa 


0 ار‎ 28, sa { f, NG Z gA. ير‎ 22 GANG a NG 
yy BEE SEAN JEO a a 


1274. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman telah menceritakan kepada saya Jarir dari 
Manshur dari Sa'ad bin 'Ubaidah dari Abu 'Abdurrahman dari 'Ali radliallahu 'anhu berkata,: 
Kami pernah berada di dekat kuburan Bagi' Al Ghorqad yang kemudian Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi kami, lalu Beliau duduk maka kami pun ikut duduk 
dekat Beliau. Beliau membawa sebuah tongkat kecil yang dengan tongkat itu Beliau 
memukul-mukul permukaan tanah dan mengorek-ngoreknya seraya berkata,: "Tidak ada 
seorangpun dari kalian dan juga tidak satupun jiwa yang bernafas melainkan telah 
ditentukan tempatnya di surga atau di neraka dan melainkan sudah ditentukan jalan 
sengsaranya atau bahagianya". Kemudian ada seorang yang berkata,: "Wahai Rasulullah, 
dengan begitu apakah kita tidak pasrah saja menunggu apa yang sudah ditentukan buat kita 
dan kita tidak perlu beramal?. Karena barangsiapa diantara kita yang telah ditentukan 
sebagai orang yang berbahagia, maka pasti dia sampai kepada amalan orang yang 
berbahagia, sebaliknya siapa diantara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang 
sengsara maka pasti dia akan sampai kepada amalan orang yang sengsara". Maka Beliau 
bersabda: "(Tidak begitu). Akan tetapi siapa yang telah ditetapkan sebagai orang yang 
berbahagia, dia akan dimudahkan untuk beramal amalan orang yang berbahagia dan 
sebaliknya orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang akan sengsara maka dia pasti 
akan dimudahkan beramal amalan orang yang sengsara". Kemudian Beliau membaca firman 
Allah subhanahu wata'ala QS Al Lail ayat 5 - 6 yang artinya: ("Adapun orang yang 
memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang 
terbaik (syurga) "). 


Bab: Tentang Orang Yang Mati Bunuh Diri 


57 وار و 


MAN ab EN ag NENG ia ده دتا يز‎ SAS 


As 0 
ALAN 


SENAI ANA EN Sana AIA ANE صل‎ ANE 


IM 


aa SE يد‎ PASI UA 1 is JAE تَفْسَهُبِحَدِيدَةِعْذْبَ بهن تار‎ 
Pela ERRA A A A ANG 
KENA SA arah SAN SN IBL BA كَانَبِرَجُِجِرَاعٌ‎ an ٤ 


1275. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Qalabah dari Tsabit bin Adh-Dhahhak 
radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa yang 
bersumpah setia dengan agama selain Islam secara dusta dan sengaja, maka dia seperti apa 
yang dikatakannya, dan barangsiapa membunuh dirinya sendiri dengan besi, maka dia akan 
disiksa di dalam nereka Jahanam". Dan berkata, Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada 
kami Jarir bin Hazim dari Al Hasan telah menceritakan kepada kami Jundab radliallahu 'anhu: 
"Didalam masjid ini tidak akan kami lupakan dan kami tidak takut bahwa Jundab akan 
berdusta atas nama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, dia berkata,: "Pernah ada seorang yang 


terluka lalu dia bunuh diri maka Allah Shallallahu'alaihiwasallam berfirman: "HambaKu 
mendahului aku dalam hal nyawanya sehingga aku haramkan baginya surga". 


ڪا nata SEAL‏ م اله Adler ANENG‏ يَرَهَرَضِيَ اللمُحَسَهُكَالَقَالَ 
ای عل last‏ ري یا anda‏ انيل اياز ار 


1276. Telah menceritakan kepada kami Abu AL Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliallahu "anhu berkata; Telah bersabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Barangsiapa yang 
mencekik dirinya (hingga mati) maka dia akan dicekik di neraka dan barangsiapa yang 
menikam dirinya (hingga mati) maka dia akan di tikam di neraka". 


Bab: Larangan Menshalati Jenazah Orang Munafig dan Memohonkan Ampunan 
Bagi Kaum Musyrikin 


PEN SEE SE RE LEAN کي حَدَدَنِي‎ PS SA 
IA Ia Ags لَه‎ ESL KAN pat PIA A2 عَبَّاسعَنْء‎ 
GEA gala pa BAU AOA علدو سبي‎ KIE Kendil 


6i ENAT P‏ كاو AS GIANT AKA‏ الله صلی 
pg 244 AMAN‏ 4 وچا 6 3 رك ساس 2 A‏ و 1 وعب ام 
لمعليّه IA GS SAN‏ ثرت عَليّهِ قال اني خيرت فاخترّت dg‏ 


AA 72 3 01 Pa Pa “ Pa Pd 4 LA < Pd <? 
ف فل‎ a JASA سول اله صل‎ gank ISIS PRA NGGE 5 
Z 


r 


MERA MAA 222 ita, AN اي‎ Ia EEA V NI $ 2. 
Ba) عل حدم تابد‎ Jas IA ebay 3 KAK سير حتى‎ 1< 5 


Z 


Aa الور‎ á a TE AT MAN Je AN SES Aas قَالَفَعَجِبَتبَعَدُ‎ ME 


1277. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada saya Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin "Abdullah dari Ibnu 'Abbas dari 'Umar 
bin Al Khaththab radliallahu "anhu bahwasanya dia berkata,: "Ketika 'Abdullah bin Ubay bin 
Salul meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam diminta untuk menyolatkannya. 
Ketika Beliau sudah berdiri hendak shalat aku hampiri Beliau lalu aku berkata: "Wahai 
Rasulullah, apakah anda akan menyolatkan anak Ubay padahal dia suatu hari pernah 
mengatakan begini begini, begini dan begini, (aku mengulang-ulang ucapan bin Ubay yang 
dahulu pernah dilontarkan kepada Nabi) ". Ternyata Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
malah tersenyum seraya berkata,: "Cukupkanlah ucapanmu dariku wahai 'Umar. Ketika aku 
terus berbicara kepada Beliau, Beliau berkata,: "Sungguh aku diberi pilihan dan aku memilih 
seandainya aku mengetahui bila aku menambah lebih dari tujuh puluh kali permohonan 
ampun baginya dia akan diampuni, pasti aku akan tambah (permohonan ampun baginya) " 
'Umar berkata,: "Maka kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menyolatkannya 
hingga selesai, tak lama setelah Beliau terdiam, turunlah firman Allah subhanahu wata'ala 


OS At-Taubah ayat 84 yang artinya ("Dan janganlah kamu menyolatkan siapa yang mati dari 
mereka selamanya" hingga ayat "mereka mati dalam keadaan fasig"). 


Bab: Pujian Manusia Terhadap Mayat 


ر ارا ر ر ار A ANA aaa‏ 4 4 

Pisah الله‎ es ln KATIM Lake ir شَعْبَةحَدَتْتَاعَبَدالْعَرِيز‎ AR 
Ga ESA و‎ Pabean selasa At NGABA NA AA Su BA 
Egh َي عليه حرا قو‎ TUBE LI Eh KE ALAN جَبتفقال عم د‎ IS 


LIGAN Nga ÊNGG Las Nb KEREN AR LA 


1278. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib berkata: aku mendengar Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata,: "Mereka (para sahabat) pernah melewati satu jenazah lalu 
mereka menyanjungnya dengan kebaikan. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Pasti baginya". Kemudian mereka melewati jenazah yang lain lalu mereka menyebutnya 
dengan keburukan, maka Beliaupun bersabda: "Pasti baginya". Maka kemudian 'Umar bin Al 
Khaththab radliallahu 'anhu bertanya: "Apa yang dimaksud pasti baginya?". Beliau 
menjawab: "Jenazah pertama kalian sanjung dengan kebaikan, maka pasti baginya masuk 
surga sedang jenazah kedua kalian menyebutnya dengan keburukan, berarti dia masuk 
neraka karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi". 


SENI PS EL AN يناي‎ SAS IKAN 5 Lal ن م‎ 32 ANA KANG 


: تب م جتازه‎ SER رضي‎ NGE إِلَعْمَرَ‎ SAS A33 Sa NE 

2? ja AA ویر لاج‎ AG Dead <27 A 

GADAH DAN E 8 APA يرافمًا‎ ME gh 
e P 


AN in 12a SIB ako era مر‎ aa Cia 004 دو‎ BLN Ge AS MAN NA 


فاو جيك sena jer ayu lgi SANGANG‏ سَلَمَأَيْمَامْسَلِوِشَهِدَهُ 


Go FA 257275‏ ور 


ER SEN AA PN GANG MES ANENE PA 


1279. Telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim, dia dijuluki Ash-Shaffar telah 
menceritakan kepada kami Daud bin Abu Al Furat dari 'Abdullah bin Buraidah dari Abu Al 
Aswad berkata,: "Aku pernah berkunjung ke kota Madinah saat sedang berjangkitnya 
penyakit. Saat aku sedang duduk dekat 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu tiba-tiba 
ada jenazah yang lewat di hadapan mereka lalu mereka menyanjungnya dengan kebaikan. 
Maka 'Umar radliallahu 'anhu berkata,: "Pasti baginya". Tak lama kemudian lewat jenazah 
yang lain lalu jenazah itu pun disanjung dengan kebaikan. Maka 'Umar radliallahu 'anhu 
berkata, lagi: "Pasti baginya". Kemudian lewat jenazah yang ketiga lalu jenazah itu disebut 
dengan keburukan, maka 'Umar radliallahu 'anhu pun berkata,: "Pasti baginya". Berkata, Abu 
Al Aswad: maka aku bertanya: "Apa yang dimaksud pasti baginya, wahai Amirul mu'minin?". 
Maka dia berkata,: "Aku mengatakannya seperti yang dikatakan oleh Nabi 


Shallallahu'alaihiwasallam: "Bilamana seorang muslim (meninggal dunia) lalu disaksikan 
(disanjung) oleh empat orang muslim lainnya dengan kebaikan maka pasti Allah akan 
memasukakannya ke dalam surga". Maka kami bertanya kepadanya: "Bagaimana kalau tiga 
orang muslim?". Dia menjawab: "Juga oleh tiga orang". Kami berkata lagi: "Bagaimana kalau 
dua orang muslim?". Dia menjawab: "Juga oleh dua orang". Dan kami tidak menanyakannya 
lagi bagaimana kalau satu orang". 


Bab: Tentang Adzab (Siksa) Aubur 


SEN NA AE Pan ANE, کا اد‎ AAN YA UN PA 
AN 4) ftg. Kaa PANEN Igis ana BE £ Ka جي‎ 5 
ME AA ES NAN a EEEIEE 
JI MERE NA PMS Aek Sia Pak 


1280. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin "Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Algamah bin Martsad dari Sa'ad bin 'Ubadah dari Al Bara' bin 'Azib radliallahu 
'anhuma dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Apabila (jenazah) seorang muslim 
sudah didudukkan dalam kuburnya maka dia akan dihadapkan (pertanyaan malaikat), 
kemudian ia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan 
Muhammad utusan Allah. Itulah perkataan seorang muslim sebagaimana firman Allah 
subhanahu wata'ala (OS Ibrahim ayat 27 yang artinya): ("Allah akan meneguhkan (iman) 
orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu"). Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah seperti riwayat ini lalu menambahkannya (firman Allah 
subhanahu wata'ala): ("Allah akan meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman...") ayat 
ini turun berkenaan dengan masalah siksa kubur". 


Per A56 CS SAN AL PR SA XI ALE Ba aa 


KA Ee AE á hei NE رَضِيَ‎ 
اميم وڪن يجيو‎ BAGI A Sea 


1281. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepadaku bapakku dari Shalih telah menceritakan 
kepada saya Nafi' bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkannya berkata; Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi para penghuni sumur (kaum musyrikin) yang 
terbunuh dalam perang Badar lalu bersabda: "Kalian telah mendapatkan apa yang dijanjkan 
Rabb kalian adalah benar". Lalu Beliau ditanya: "Anda memanggil mereka (yang sudah 
mati)?". Maka Beliau menjawab: "Tidaklah kalian lebih bisa mendengar daripada mereka, 
hanya saja mereka tidak dapat menjawab". 


- 7 مه‎ A A 2 0 79 Pa Z,A “5 
EÉN عَايِشَدَرَضِي‎ Ean Ei E aan 
- 14 1 bg 


Z - 


w 4 00 EN WA AN A 46 52 arah L24 4 Dg ر او و‎ UNAS ار‎ 
A) JS 3G JES NG NG yA AN Aa gak AN صل‎ GAN إِنْمَاقَالَ‎ 
2 عي‎ z 
Kala Lan 
1282. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Mereka (kaum musyrikin yang terbunuh 
dalam perang Badar) telah mengetahui sekarang bahwa apa yang aku katakan (terbukti) 


benar dan Allah telah berfirman (OS An-Naml ayat 80 yang artinya): ("Sungguh kamu tidak 
akan dapat menjadikan orang yang sudah mati bisa mendengar"). 


22 236 DAN TO an ena Io Peak E مه‎ 2 ANA EA, ع‎ aro ANENG 
2 LA 


4 E LA NG GN MIF ENT PEN ML PAK Z A 
فَسَأْلَتعَايشَة‎ MAN AE كر ت عَذاب القبر فقالت ها أعاذك‎ BAE Esa sio 
A A Pa A 


2 3G LA 2 202 o ZAILA 7 LI Opa 21244 م ر‎ Pa 
WELAN Gare iile EG ANE E MEN AE êri kaa ae رَس ول الله صل‎ 


A 


7 5 2 Z - 
A Te BA NG PA عدي > وده‎ Anto NA رر‎ sh الس‎ GA يي اير‎ SPA dr 
AE SKEN MEI a sas الله عليه وسل بعد صل صلا ةلا‎ ag yan فمَارَ ايت‎ 


1283. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan bapakku kepadaku nd 
Syu'bah; aku mendengar Al Asy'ats dari Bapaknya dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
(berkata); ada seorang wanita Yahudi menemuinya lalu menceritakan perihal siksa kubur 
kemudian berkata (kepada Aisyah radliallahu 'anha); "Semoga Allah melindungimu dari siksa 
kubur". Kemudian setelah itu 'Aisyah radliallahu 'anha bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam perihal siksa kubur, maka Beliau menjawab: "Ya benar, siksa 
kubur itu ada". Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka sejak itu aku tidak 
melihat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam setelah melaksanakan shalat kecuali Beliau 
memohon perlindungan dari siksa kubur". Ghundar menambhakan: "Siksa kubur itu benar 
adanya". 


کار ەر 2 و ME ANAN E pa‏ دع NAK ea Na 7 2 NATE‏ و ر و 2 
Usa‏ يَحَيَى US an‏ ابن و هب قال أخبري يو نش عن ابن شهاب AH‏ عو ةن A85‏ 
gr, £‏ ور 2 رر ورور اشير KE CB POT‏ زا CA A‏ 
MN EA SAI‏ رضي اله عنما تقو ل قام ر سول اله صلی PA ka ga EN‏ 
Mayora‏ اتی San SA at sks‏ ال is 54 A‏ 

1284. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb berkata, telah menceritakan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab telah 
mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwasanya dia mendengar Asma' binti Abu 
Bakar radliallahu 'anhuma berkata,: "Suatu hari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berdiri 
menyampaikan khuthbah lalu menyebut perihal fitnah kubur yang setiap orang akan diuji 


karennaya. Ketika Beliau menyebutkan hal tersebut kaum muslimun menjadi gaduh dan 
berteriak". 


Ia LG 


BEKAS AE Asa الو‎ MUA ara 


KAA Rn ل غ‎ Sta BAN GALANG Latar aké AN SAB كد‎ 
xí é NENGA NA ولف هدا‎ SE لان ما‎ PSN ASN Ha BETA $$ 


Ata ورد‎ 


J‏ ر 5 2 Zaz NG A WO ANG Ar TA Zat A‏ رمه 
وَسَلَمْكآمًا Aa YAN‏ ل أَشْهَدَأَنَهُعَبدَاشَهوَرَسُو ESA‏ إلى مَقَعَدِكَ NITS EN a‏ 


AJAG Pa LA OA UN LAN al eny‏ فسن قمر ہر ea JONG JE‏ قال 
به yA‏ - و يفسح 5 رور جع د يث الس 


2 LA 


PAGI KES أَدَرِي‎ A NI ES Ga يقال‎ AN ANT 
لوا يليه‎ NA ANA dio (abas صر‎ a Niyah Maka ih PN SAKA AA 


ےم ?7 27270 
7 | ا 


A 


1285. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bion Al Walid telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul A'laa telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu bahwasanya dia menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika seorang hamba (jenazahnya) sudah diletakkan 
didalam kuburnya dan teman-temannya sudah berpaling dan pergi meninggalkannya dan dia 
dapat mendengar gerak langkah sandal sandal mereka, maka akan datang kepadanya dua 
malaikat yang keduanya akan mendudukkannya seraya keduanya berkata, kepadanya: "Apa 
yang kamu ketahui tentang laki-laki ini, Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam?". bila 
seorang mu'min dia akan menjawab: "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan 
utusanNya". Maka dikatakan kepadanya: "Lihatlah tempat dudukmu di neraka yang Allah 
telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka dia dapat melihat keduanya".". 
Qatadah berkata,: "Dan diceritakan kepada kami bahwa dia (hamba mu'min itu) akan 
dilapangkan dalam kuburnya". Kemudian dia kembali melanjutkan hadits Anas radliallahu 
'anhu.:" Dan adapun (jenazah) orang kafir atau munafiq akan dikatakan kepadanya apa yang 
kamu ketahui tentang laki-laki ini?". Maka dia akan menjawab: "Aku tidak tahu, aku hanya 
berkata, mengikuti apa yang dikatakan kebanyakan orang". Maka dikatakan kepadanya: 
"Kamu tidak mengetahuinya dan tidak mengikuti orang yang mengerti". Kemudian dia 
dipukul dengan palu godam besar terbuat dari besi sehingga mengeluarkan suara teriakan 
yang dapat didengar oleh yang ada di sekitarnya kecuali oleh dua makhluq (jin dan manusia) 


" 


Bab: Memohon Perlindungan dari Adzab Qubur 
EM ASAP EA SA يَحَيَى‎ ALA CA ANG 5 MEA NGA 


Las PRA EENEN 2 AA AI Pera ANE A 


dea NG ASA AND رهاو‎ Sat PAN ge قَسَمِعَ‎ BALAI 
aa yag AP Aje ME نبي أَيُوبَرَضِي‎ LAN سيعت‎ 7 


1286. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah menceritakan 
kepada saya 'Aun bin Abu Juhaifah dari Bapaknya dari Al Bara' bin 'Azib dari Abu Ayyub 
radliallahu 'anhum berkata,: Suatu hari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam keluar saat matahri 
sudah meninggi lalu Beliau mendengar suara, maka Beliau bersabda: "Orang Yahudi sedang 
disiksa didalam kuburnya". Dan berkata, An-Nadhar telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Aun aku mendengar Bapakku, (berkata,) Aku 
mendengar Al Bara' dari Abu Ayyub radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. 


A 


MAWAT; ÂA > 2 2 z ro 0 - م‎ 4 2< 1x9 D AN 
CA AN Ana 3 بنه‎ | sas ERA 3 عنمو سى‎ Lab Gi 


ANAN tyas KAS عَكَيَهِوَسَلَم وهو‎ PAN DIA 


1287. Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa telah menceritakan kepada kami Wuhaib 
dari Musa bin 'Ugbah berkata, telah menceritakan kepada saya dari Khalid bin Sa'id bin Al 
'Ash bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ketika Beliau berlindung dari 
siksa kubur. 


TEE يُرََرَضِيَ‎ PARA Ker A TA Ba UN 
Sea AN يول‎ a DI a 


SO UI‏ وَمِنَفِتَنَةَالْمَسِيح الدّجّالٍ 


1288. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berdo'a: "Allahumma innii 
'A'uudzu bika min 'adzaabil gabri wa min 'adzaabin naar wa min fitnatil mahyaa wal mamaati 
wa min fitmatil masiihid dajjaal" (artinya): ("Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari suksa 
kubur dan dari siksa api neraka dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari fitnah Al 
Masihid Dajjal"). 


Bab: Adzab Qubur Akibat Dosa Ghibah (Menggunjing Aib Orang) dan Air Kencing 


ر کے اک ور ر یہ و م و روم Gi‏ د واه هدر 9 اور وور | رر 
لي لحل لطر hee‏ وار NG‏ 


A قال‎ Mi ASAHAN Ag SE Ara saga 
AHA SUS 38 من بو لو قال 4ا حدغو‎ FE ISU pa, AS 


A 


KE‏ وور 27 AS 232 AAN KA‏ وت 
Tk‏ 15 حدم Laga aE as 15+ ji ja‏ 


1289. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Mujahid dari Thowus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa: Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berjalan melewati dua kuburan lalu Beliau bersabda: "Keduanya 
sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa 
besar. Kemudian Beliau bersabda: "Demikianlah. Adapun yang satu disiksa karena selalu 
mengadu domba sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing." Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhu: "Kemudian Beliau mengambil sebatang dahan kurma lalu membelahnya 
menjadi dua bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut 
seraya berkata,: "Semoga diringankan (siksanya) selama batang pohon ini masih basah". 


Bab: Diperlihatkan Kepada Mayit Tempat Duduknya Kelak di Surga Setiap Pagi dan 
Petang 


5 Ga. WA & & 4 ra 72 -2 2 ra 
A A ماه ورو ار‎ -A Sa ب و مهو‎ A P 2 E .. 2 AA 
- 7 Aar 4 


Sen. F, ANG? اس‎ Kena! 2,2, 212 7 2 | 2 r . lr او‎ > 
Sen JANG DEA مَفَعَدةبالْغدَاةو‎ o وَسَلَمْكَالَِنَأْحَدَكْمْإِذَامَاتَ‎ KAN 


Ji‏ الةو إن كَانَمِنَأَهْلِ ÉN‏ فمن هَل Maka JÊG‏ حَنَّى يَبَعَتَكَاللَهُيْوَمَ القِيَامَةٍ 
Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik‏ .1290 
dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam bersabda: "Jika seorang dari kalian meninggal dunia maka akan ditampakkan‏ 
kepadanya tempat duduk (tinggal) nya setiap pagi dan petang hari. Jika dia termasuk‏ 
penduduk surga, maka akan (melihat kedudukannya) sebagai penduduk surga dan jika dia‏ 
termasuk penduduk neraka, maka akan (melihat kedudukannya) sebagai penduduk neraka‏ 
lalu dikatakan kepadanya inilah tempat duduk tinggalmu hingga nanti Allah‏ 
membangkitkanmu pada hari giyamat"'.‏ 


Bab: Mayit Berbicara tentang Jenazah Dirinya Sendiri Ketika Akan Dibawa ke 
Kuburan 


22 2y A PA 2A? P A, WAT, F, 4 2 6 وس و‎ > A NG کے‎ aga 259, 
رضي الله‎ AA سَعِيدٍ‎ bla بن اي سَعِيدٍ عن ابيهانه‎ daa قتيبَّة حَد تنا اللَيَّتْعَنّ‎ Bas 


EN HERAN JENG ML EA Ea El ALAN Je NG ول قال رسو‎ 


PPA 


D Pa Pd A‏ و 000001 7 7 2 - و2 
TATA SAH‏ قَدَّمُونْوَإِنَ کات غير صَالحََقالت Peran ARIS NG SE‏ كل 
ر ر P‏ 
ىإ اذاو و Se SNN AS‏ 
ca‏ إلا ال سانو لۇ سمِعَهاالإنْسَانَلصَعِقَ 


1291. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya bahwa dia mendengar Abu Sa'id AL Khudriy radliallahu 
'anhu berkata; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika jenazah diletakkan lalu 
dibawa oleh para pemandu di atas pundak mereka, maka jika jenazah tersebut termasuk 
orang shalih (semasa hidupnya) maka dia akan berkata; "Bersegeralah kalian, bersegeralah 
kalian (membawa aku). Dan jika ia bukan dari orang shalih, maka dia akan berkata; "Celaka, 
kemana mereka akan membawanya?. Suara jenazah itu didengar oleh setiap makhluq 


kecuali manusia dan seandainya ada manusia yang mendengarnya tentu dia akan jatuh 
pingsan". 


Bab: Pembicaraan Tentang Kematian dan Keberadaan Mayit dari Anak-anak Kaum 
Muslimin 


PS SA یز‎ AE SA TEA Gal BS FAN SIS 
LAN Na يَمُو‎ Aida ga ENG aka ala pare AI gen 5 NG NGE 


A GG 


Aja Ja LA دحل الله‎ La 


1292. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Ibnu 'Ulayyah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak seorang 
muslimpun yang ditinggal wafat oleh tiga orang anaknya yang belum baligh kecuali Allah 
memasukkannya ke dalam surga karena limpahan rahmatNya kepada mereka". 


A GT ALA LG mn SA PEA A Tara ر‎ 
LI AG PUTUS الَو ل ا ر اءَرَضِيَ‎ SN 


َيه الام قار سول ال صل انيو SAS i ala‏ 


1293. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Adiy bin Tsabit bahwa dia mendengar Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; Ketika 
Ibrahim (putra Nabi Shallallahu'alaihiwasallam) meninggal dunia, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Baginya akan ada yang menyusuinya di surga". 


Bab: Pembicaraan Tentang Keberadaan Mayit dari Anak-anak Kaum Musyrikin 


< 


Atap ara CENERI PAR Pot asa: Ar, سول الله صل الل‎ AGAN KE رضي‎ 
بِمَاكَانواعَامِلِينَ‎ 


1294. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata,: Ketika Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
ditanya tentang anak-anak orang musyrikin (yang meninggal dunia), Beliau bersabda: "Allah 
subhanahu wata'ala ketika menciptakan mereka, lebih mengetahui apa yang mereka 
kerjakan". 


PAN 


555 AP ِدَاللَيَنِيٌ‎ NGALAH KANG PE SKA NG AENG A 


ر 


NA SA A CZ 2. 5 ےر مم‎ BN ZAH BALA 
کانوا‎ Sea ns PARAH عات‎ jas ASA Ke AN رَضِيَ‎ 
1295. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Atha' bin Yazid Al Laitsiy 
bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Ketika Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang keturunan orang musyrikin (yang meninggal 
dunia), Beliau bersabda: "Allah subhanahu wata'ala ketika menciptakan mereka lebih 
mengetahui apa yang telah mereka kerjakan". 


15 
5 w 


De BN ANE iaka D P 


Ag 


- D 4 
f. افيه و 5م يروب اس‎ ZA Pia AN. -34 LA DK AS A2 
las gra GAS 5 3 KN A دیو‎ ajai án feg néé 
TENS ANEAN 

> ر ,2 a - KA‏ - ر 


1296. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan 
fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, 
Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan 
sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?" 


KWE Els P AE S سی‎ gah 
NG RAN asi sia AI Bag بو‎ Pee JSI Ie laa sa 7 LN LAN 


a pena a Sauna ss Maan Duma ANAA AH 


2 


_ 


sn izi 2 apa ta men AWT Sanu KUA AA 


P A 
NBF Asu 27 RA 3 KEK A آي‎ NONA 1 ال“‎ A A BEN KA 
KALA MA خر مثل ذل وب يلتبم شدقههذا فيَعو‎ Sa 0 AS حت‎ 


2, - 4 


sh A رَأَسِهِ يمر‎ dé REI V Seisi AENA 


A 


ad Sin 35 Ba Aa ii Sat Kid 


ANG LE ا‎ BNN PAT ANA ما‎ BUSA a 


DA 
ا‎ 


7 ره 
A‏ 


w 


ee EEEE AT SHS SAS کو‎ Fa PA ATA 


Insani AJENG Me na KESAN Ka EA 33‏ 
کاپ ع وس ار قال ریدو وهب بو جر ير ن جر ير gi‏ حازم وَل مط اکر د جلي NANG‏ 
حِجَارَة AI II Pa Ara NE‏ خر جر تالا ليکر pÉ E ES Pas‏ 
PBS‏ ج ر م یف فيه حجر CAN FANS GIA IEEE SUS pa Ah‏ 


{ رو2 NG ag‏ ا ا و بدي قات وراو اجام وا 4 ور 
ِلرَوْضَْةَخَضْرَاءَفِيبَاشَجَرَةْعَظيمَةُوَن أَصَلِهَاشَيّحْوَصِبَيَانُوَإِذارَ PA‏ کک 


و 


SEA Fa SA II PERAN يفي‎ Gad Lana Jaga 
a ai PAN ي‎ Gad Ha ge PE AA واوا‎ 


2 OPA 


AERES seisid KE guii POATA 2 i Fe 
asel Aa Seda NG AN 2 E YG 5 Z LS D “2 4 SSI 


ھر ےہ ور 


sakahe 54 به إل‎ JAR NG فيه‎ Jaa s َة‎ GG JANG عم‎ AM a 
8 A ا‎ SGM ST Pes 336 PER 3 
T Aa SENI JAS AS Se HO a LAA 


3 é b Ja Kaali او‎ KAMA SG A NATA Gimana PANAS كار‎ 


2 


Da PJB SES ja Eno FA 
منز‎ ESS <Í A SANA j Ke 3 


1297. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Samrah bin Jundab berkata, 
Sudah menjadi kebiasaan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bila selesai melaksanakan suatu 
shalat, Beliau menghadapkan wajahnya kepada kami lalu berkata,: "Siapa diantara kalian 
yang tadi malam bermimpi". Dia (Samrah bin Jundab) berkata,: "Jika ada seorang yang 
bermimpi maka orang itu akan menceritakan, saat itulah Beliau berkata,: "Maa sya-allah" 
(atas kehendak Allah) ". Pada suatu hari yang lain Beliau bertanya kepada kami: "Apakah ada 
diantara kalian yang bermimpi?". Kami menjawab: "Tidak ada". Beliau berkata,: "Tetapi aku 
tadi malam bermimpi yaitu ada dua orang laki-laki yang mendatangiku kemudian keduanya 
memegang tanganku lalu membawaku ke negeri yang disucikan (Al Mugaddasah), ternyata 
disana ada seorang laki-laki yang sedang berdiri dan yang satunya lagi duduk yang di 
tangannya memegang sebatang besi yang ujungnya bengkok (biasanya untuk menggantung 
sesuatu). Sebagian dari sahabat kami berkata, dari Musa bahwa: batang besi tersebut 
dimasukkan ke dalam satu sisi mulut (dari geraham) orang itu hingga menembus 
tengkuknya. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sisi mulut yang satunya lagi, lalu 
dilepas dari mulutnya dan dimasukkan kembali dan begitu seterusnya diperlakukan. Aku 


bertanya: "Apa ini maksudnya?". Kedua orang yang membawaku berkata,: "Berangkatlah". 
Maka kami berangkat ke tempat lain dan sampai kepada seorang laki-laki yang sedang 
berbaring bersandar pada tengkuknya, sedang ada laki-laki lain yang berdiri diatas kepalanya 
memegang batu atau batu besar untuk menghancurkan kepalanya. Ketika dipukulkan, batu 
itu menghancurkan kepala orang itu, Maka orang itu menghampirinya untuk mengambilnya 
dan dia tidak berhenti melakukan ini hingga kepala orang itu kembali utuh seperti semula, 
kemudian dipukul lagi dengan batu hingga hancur. Aku bertanya: "Siapakah orang ini?". 
Keduanya menjawab: "Berangkatlah". Maka kamipun berangkat hingga sampai pada suatu 
lubang seperti dapur api dimana bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya lebar dan 
dibawahnya dinyalakan api yang apabila api itu didekatkan, mereka (penghuninya) akan 
terangkat dan bila dipadamkan penghuninya akan kembali kepadanya, penghuninya itu 
terdiri dari laki-laki dan perempuan. Aku bertanya: "Siapakah mereka itu?" Keduanya 
menjawab: "Berangkatlah". Maka kami pun berangkat hingga sampai di sebuah sungai yang 
airnya adalah darah, disana ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah-tengah sungai". 
Berkata, Yazid dan Wahb bin Jarir dari Jarir bin Hazim: 'Dan di tepi sungai ada seorang laki- 
laki yang memegang batu. Ketika orang yang berada di tengah sungai menghadapnya dan 
bermaksud hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya 
dengan batu kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai, 
dan terjadilah seterusnya begitu, setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan 
batu sehingga kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: "Apa maksudnya ini?" Keduanya 
menjawab: "Berangkatlah". Maka kamipun berangkat hingga sampai ke suatu taman yang 
hijau, didalamnya penuh dengan pepohonan yang besar-besar sementara dibawahnya ada 
satu orang tua dan anak-anak dan ada seorang yang berada dekat dengan pohon yang 
memegang api, manakala dia menyalakan api maka kedua orang yang membawaku naik 
membawaku memanjat pohon lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah rumah 
(perkampungan) yang belum pernah aku melihat seindah itu sebelumnya dan didalamnya 
ada para orang laki-laki, orang-orang tua, pemuda, wanita dan anak-anak lalu keduanya 
membawa aku keluar dari situ lalu membawaku naik lagi ke atas pohon, lalu memasukkan 
aku ke dalam suatu rumah yang lebih baik dan lebih indah, didalamnya ada orang-orang tua 
dan para pemuda. Aku berkata: "Ajaklah aku keliling malam ini dan terangkanlah tentang 
apa yang aku sudah lihat tadi". Maka keduanya berkata,: "Baiklah. Adapun orang yang kamu 
lihat mulutnya ditusuk dengan besi adalah orang yang suka berdusta dan bila berkata selalu 
berbohong, maka dia dibawa hingga sampai ke ufug lalu dia diperlakukan seperti itu hingga 
hari giyamat. Adapun orang yang kamu lihat kepalanya dipecahkan adalah seorang yang 
telah diajarkan Al Our'an oleh Allah lalu dia tidur pada suatu malam namun tidak 
melaksanakan Al Our'an pada siang harinya, lalu dia diperlakukan seperti itu hingga hari 
giyamat. Dan orang-orang yang kamu lihat berada didalam dapur api mereka adalah para 
pezina sedangkan orang yang kamu lihat berada di tengah sungai adalah mereka yang 
memakan riba' sementara orang tua yang berada dibawah pohon adalah Nabi Ibrahim 
'alaihissalam, sedangkan anak-anak yang ada disekitarnnya adalah anak-anak kecil manusia. 
Adapun orang yang menyalakan api adalah malaikat penunggu neraka sedangkan rumah 
pertama yang kamu masuki adalah rumah bagi seluruh kaum mu'minin sedangkan rumah 
yang ini adalah perkampungan para syuhada' dan aku adalah Jibril dan ini adalah Mika'il, 
maka angkatlah kepalamu. Maka aku mengangkat kepalaku ternyata diatas kepalaku ada 
sesuatu seperti awan. Keduanya berkata,: "Itulah tempatmu". Aku berkata: "Biarkanlah aku 
memasuki rumahku". Keduanya berkata,: " Umurmu masih tersisa dan belum selesai dan 
seandainya sudah selesai waktunya kamu pasti akan memasuki rumahmu". 


Bab: Meninggal Dunia pada Hari Senin 


JELAS ENGGEN gge ALA Ea né هي‎ ASASI RA SAS 


A e 


بكر رَضِيَ a BELA‏ گم A Egia sa BA ARK‏ بيض سحو لي 


س فايص Aa a‏ ال هاف اي يونۇر شو KENANGA‏ 


A 


قا ك مالا تين قال ار جُو في ما p BE aké EAN pa‏ 
فيه به ر5 ANAN Pn Feb Any lha BIAN AE Sat‏ هدا حى 


2 


5 Nya E baan) MU e sana saa NANGIN 


N 


= 


1298. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata,: "Aku pernah 
masuk menemui Abu Bakar radliallahu 'anhu lalu dia berkata,: "Berapa lembar kain kalian 
mengafani Nabi Shallallahu'alaihiwasallam?". Dia berkata,: "Dalam tiga lembar kain putih 
buatan negeri Yaman dan tidak dipakaikan baju dan juga tidak sorban". Kemudian Abu Bakar 
radliallahu 'anhu berkata kepadanya: "Hari apakah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
wafat?". 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: Hari Senin". Lalu dia berkata, lagi: "Sekarang ini 
hari apa?". Dia 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: "Sekarang hari Senin". Abu Bakar 
berkata,: "Aku berharap umurku sampai malam ini saja". Lalu dia memandang baju yang 
dipakainya sejak dia menderita sakit yang ketika itu bajunya sudah kotor terkena minyak 
za'faran (kunyit) pada sebagiannya kemudian berkata,: "Cucilah bajuku ini dan 
tambahkanlah dengan dua baju lain untuk mengafaniku dengannya". Aku berkata: "Baju ini 
sudah usang". Maka dia menjawab: "Orang yang hidup lebih pantas untuk mengenakan yang 
baru dari pada orang yang sudah mati. Kain itu hanya untuk mewadahi nanah mayat". 
Kemudian dia tidak wafat hingga menjelang malam Selasa (dimana akhirnya wafat) lalu ia 
dikuburkan sebelum pagi". 


Bab: Kematian Yang Mendadak 
TE Ma ES AA ag قال‎ A K2. 23 A PGA KESAN NS 
AE Mt 24 م‎ PN A & 4 AT چ‎ P 
SSS DELI MBA Malaka ga can jai NING nh 
NGGEH AAA PBS 


1299. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepada saya Hisyam bin 'Urwah dari 
Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ada seorang laki-laki berkata, kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak, dan aku menduga 
seandainya dia sempat berbicara dia akan bershadagah. Apakah dia akan memperoleh 
pahala jika aku bershadagah untuknya (atas namanya)?" Beliau menjawab: "Ya, benar". 


Bab: Tentang Kuburan Nabi Shallallahu 'alaihi wa salam, Abu Bakr ash-Shiddig dan 
'Umar bin Al-Khaththab RAa 


Z Z Z Z A Pa 
22 امس‎ on Pa واي 2م ووم‎ NANG 8 5 وو وم‎ Pa چ و‎ 

3 2 & 2 yan. 9 وار‎ z PDAS P 7 5 < 
at کو ے سي ار ارصم‎ LG 0 9 d1 A ةمات‎ |27 LA £ 8 1526 ر کر‎ 2? 
BAE GAN a كَانَرَسُول‎ Sia an بنيز ر‎ 


SIS PANAS اسَتِبَطاءَلِيَوَم عَايِسَدَفَلَما کان يو مي‎ KEC IA Wala ya 
ر لے مه‎ 
PN 
1300. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada saya Sulaiman 
dari Hisyam dan diriwayatkan pula dari jalan lain, telah menceritakan kepada saya 
Muhammad bin Harb telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Yahya bin Abu Zakariya' 
dari Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata,: Ketika Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dalam keadaan sakit dan meminta udzur untuk giliran tinggal 
dengan isteri-isterinya (Beliau bertanya): "dimana aku hari ini dan dimana kesokannya?", 
saat itu rupanya Beliau menginginkan berlama-lama berada dalam giliran 'Aisyah radliallahu 
'anha. Saat Beliau giliran di rumahku, Allah mencabut nyawa Beliau yang berada dalam 
dekapan dadaku dan pangkuanku, lalu Beliau dikebumikan di rumahku". 


46 $ RE L2 > وم م كم‎ A NA 7 مد و‎ - yrki 4 TINA هم‎ ANGEL 
هَرَضِيَ الله‎ PEN Nge عو انه عن هلال‎ gala بإ ماعيل‎ ga sa SAS 
1 3 + 3G A 5 


GLEN 33 NA Ibn is San Pada 54 LAN صل‎ ANI عَسْبَاقَالَتقَالَرَسُو‎ 


A 


A 


- 
و 2 
A‏ و و 7م Pd‏ 


7 1 إلى م سبع‎ A7 DA 2a 

: أو خشيّ‎ ESA AE A8) AS Poor AKN SS 
1 و 2 اھ‎ LAS إلى‎ 

Ji لوَبيرِوَلمْ‎ is Na 


1301. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Hilal dia adalah Al Wazzan dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika beliau sakit yang setelah itu beliau 
tidak bangun lagi (wafat): "Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani disebabkan 
mereka menjadikan guburan para nabi mereka sebagai masjid". 'Aisyah radliallahu 'anha; 
"Kalau bukan karena ada sabda beliau tersebut tentu aku pindahkan gubur beliau (dari 
dalam rumahnya), namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid". Dan dari Hilal 
berkata: "'Urwah bin Az Zubair pernah memberikan kuniyah (nama panggilan yang 
dinisbatkan kepada anak) kepadaku namun aku tidak punya anak." 


4 
a 4 


ATENE WB IT bin j Zás م‎ CLF» رو و لماعو رس‎ AK, AZAA واي 3م‎ RAW 
أنه حَدَنْه أنه‎ a < ba تلا خو‎ Aa US 


> 


ta - 
26 -A E ا ا‎ A AKNG, 
2 


1302. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar bin 'Iyyasy dari Sufyan At-Tamar 
bahwa dia melihat kuburan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sudah ditinggikan tanahnya 
sedikit." 


JII AE BA Tri aa aa EAT 
asah SAGA i ME A a 


NA a AN Seda Ui 00 


22 TAN 


A NN 


1303. Telah menceritakan kepada kami Farwah telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 
Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya: Ketika tembok runtuh menimpa kuburan Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam pada masa kekhilafahan Al Walid bin 'Abdul-Malik, orang-orang 
mulai membangun kembali. Saat itu mereka menemukan sebuah kaki yang terputus, mereka 
mengira bahwa itu adalah kaki Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Mereka tidak menemui 
seseorang yang mengetahui hal itu, hingga akhirnya 'Urwah berkata kepada mereka: "Demi 
Allah itu bukanlah kaki Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, itu adalah kaki Umar radliallahu 
'anhu. 


MEA رضي‎ MN NA gai Aa TA 


LA 
Z 
DS 3 


LAI wi ر رر‎ He HS 
1304. Dan dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ia berwasiat 
kepada 'Abdullah bin Az Zubair radliallahu 'anhuma: "Janganlah kamu mengubur aku 
bersama mereka, namun  kuburkanlah aku bersama para isteri Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam di Bagi' agar aku tidak dikeramatkan seorangpun selama- 
lamanya". 


wa ABA KANG WA KUTA NY Sa KANG 
insa falig a LA LAN ريي‎ A EE i 
Sa aka GA aji YAHENE 
CG AS iei poma Ten 
PENA AAS DANG a GN AGAN 2508 Aoa Al 


PANAS يت‎ wa. AAN PAYA ARAN GOENA 


A 


TEEPEE EES 
2 در‎ A Pena P 22177 KA 5 ا‎ 
SAANEN Nb a KA A Ara هو‎ 


- 
- 
و 


NG ىال‎ Hata PN يَاأَم‎ ga قال‎ MEN من‎ Karl d9 3 28331632455 


Lai w 


NN NN Uta و‎ 3 Z2 ص‎ BN OA - 22,2? SANA 
يَاابَأخي‎ IA MR E c Na SERA Se AN 
AK o AE Na لا يأو صي الْخَلِيِفَمِنبَعْدِي يِالْمْهَاجِرِ‎ ANUS AS; 
ا ر‎ A IPA حو( لكي‎ Jang Nana AN big 


s 


A 
3 


SANA LN ON 543 WA) beda Siae Rahi A 
RUSAK, Nias asa JAR 


1305. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir bin 
'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Hushain bin 'Abdurrahman dari 'Amru bin 
Maimun Al Audiy berkata,: "Aku melihat 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu berkata,: 
"Wahai 'Abdullah bin Umar temuilah Ummul Mu'minin 'Aisyah radliallahu 'anha lalu 
sampaikan bahwa 'Umar bin Al Khaththab menyampaikan salam kepadamu, kemudian 
mintalah agar aku dikubur bersama kedua temanku. 'Aisyah berkata: "Aku dulu 
menginginkan tempat itu untukku, namun sekarang aku lebih mengutamakannya daripada 
diriku. Ketika ia pulang, Umar berkata, kepadanya: "Jawaban apa yang kamu bawa?". la 
menjawab, "Engkau telah mendapat izin wahai Amirul Mu'minin, lalu ia berkata,: "Tidak ada 
sesuatu yang lebih aku cintai daripada tempat berbaring itu, dan jika aku sudah meninggal, 
bawalah aku kepadanya lalu sampaikan salam dan katakan bahwa 'Umar bin Al Khaththab 
telah meminta izin, dan jika diizinkan maka kuburkanlah aku disana, dan jika tidak, maka 
kuburlah aku dipekuburan kaum muslimin. Sebab aku tidak mengetahui seseorang yang 
lebih berhak pada perkara ini daripada mereka, orang-orang yang ketika beliau meninggal 
maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah meridhai mereka, maka barangsiapa yang 
menggantikan aku setelahku dialah khalifah, wajib dengar dan taatlah padanya. Lalu ia 
menyebut nama 'Utsman, 'Ali, Thalhah, Az Zubair, 'Abdur-Rahman bin 'Auf, Saad bin Abi 
Waggas. Kemudian seorang pemuda Anshar datang kepadanya, ia berkata,: "Wahai Amirul 
Mu'minin, berilah kabar gembira yang diberikan Allah kepadamu karena masuk Islam 
pertama kali seperti yang telah engkau ketahui, lalu engkau diangkat menjadi khalifah dan 
setelah ini semua engkau akan mati syahid?". Da menjawab: "Barangkali cukuplah yang 
engkau katakan itu wahai anak saudaraku, aku berwasiat kebaikan kepada khalifah setelahku 
terhadap orang-orang yang pertama-tama berhijrah, agar ia mengerti hak-hak mereka dan 
menjaga kehormatan mereka, dan aku berwasiat kebaikan kepadanya terhadap orang-orang 
Anshar, yang mereka telah menempati Madinah dan beriman kepada Allah Ta'ala, agar ia 
terima orang-orang yang baik diantara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat 
buruk diantara mereka, dan aku berwasiat kepadanya akan tanggungan Allah dan RasulNya 
Shallallahu'alaihiwasallam agar ia menepati perjanjian dengannya, dan ia berperang 
dibelakangnya, serta tidak membebani mereka dengan apa yang tidak mereka mampu". 


و 
72 2 
3 13 


Bab: Larangan Mencela Orang Yang Telah Meninggal Dunia 


IM 
AN LANGEN LEN مُجَاهِدِعَنْعَايسَدَرَضِيَ‎ SS 
7 و ص ج‎ 


2 
LL 


2. Lag A ےو ماس م‎ PP ر‎ KAWIN Kb NG z 5 2 Ka 54 > 
القدوس عَنّ‎ RE pp MAKE GI gadi KN ANN PAS AS pané 


DEEN‏ ر ور و و د مالك . NI IN‏ داه وو کر ر او Ra‏ س 2 وور 
N‏ عمش و محمد باذ عن الا عمش تابه عل ب الجَعدِو ابن عر عر ةو ابن ا ي عَدِيَ عَنْ شعَبَة 
z‏ 


1306. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Al A'masy dari Mujahid dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
telah bersabda: "Janganlah kalian mencela mayat karena mereka telah sampai 
(mendapatkan) apa yang telah mereka kerjakan". Dan diriwayatkan oleh 'Abdullah bin 'Abdul 
Quddus dari Al A'masy dan Muhammad bin Anas dari Al A'masy yang dikuatkan oleh "Ali bin 
Al Ja'di dari Ibnu'Ar'arah dari Ibnu 'Adiy dari Syu'bah. 


Bab: Menceritakan Keburukan Orang Yang Telah Meninggal Dunia 


2g 259,‏ ور (Arap‏ ےچ ەر د LA LAI 2 27 Man‏ و TJA‏ و 
rae UAS‏ بن حفص E‏ ي حَدَتَمًا الامش IS‏ عرو YES PA‏ سَعِيدٍ بن جبَير عَنّابّنِ 
Z 2 5 “‏ 7 

yf. 


2-4 ع كس 21112 م‎ 21245 Gi 0 Ga s2 ALAN NE Ara 000 Tz 
A 
ye LA 
da 6 2x 21215 


1307. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan bapakku kepada 
kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada saya 
'Amru bin Murrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata,: "Abu 
Lahab, laknat Allah atasnya, kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Celaka kamu 
sepanjang jari ini". Maka turunlah QS Al Lahab (yang artinya): ("Binasalah kedua tangan Abu 
Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa"). 


Kitab: Zakat 


Bab: Kewajiban Berzakat 


“5 


HE دَعَنْيَحيَى‎ GA Sinta NELA BILA دا“ بُوعَاص‎ 
Aa Za Pen 3 Apa 23 TAES EN صل‎ NGGEN es NEA 
LA 
| 


Sa SAN na RIS 
کل ووو لونم‎ danau 


Si Aa 2 


KANA 4 Hi GA sebi 


1308. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' 
bin Ishag dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu "anhu 
ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada 
ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka 
telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima 
waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa 
Allah telah mewajibkan atas mereka shadagah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari 
orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka". 


GA 


stan SR e d ME aj ane pa 3S P3 
385 مس يه‎ (USA NT Any SHA LAN SH 
Aa NA AURA AAS CA اكت ور فة‎ sm NIA 
NAS 5 e NGABA AE AMPAH 
معدو‎ SANG PSA NASA بک‎ 


1309. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin "Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Muhammad bin 'Utsman bin 'Abdullah bin Mawhab dari Musa bin Thalhah dari 
Abu Ayyub radliallahu 'anhu; Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam: "Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku 
kedalam surga". Dia berkata,: "Apakah itu, apakah itu?. Dan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah dengan tidak 
menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu tunaikan zakat, 
kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim) ". Dan berkata, Bahz telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Utsman dan 
bapaknya 'Utsman bin "Abdullah bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah dari Abu 


Ayyub dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dengan lafadz seperti ini. Berkata, Abu 'Abdullah 
Al Bukhariy: "Aku ragu bahwa Muhammad bin 'Utsman yang menghafalnya dari (Syu'bah) 
akan tetapi yang benar adalah 'Amru bin "Utsman. 


PE AD 0 KAR Se Ui‏ بن سَعِيدٍ بن حَيّانَ 


fé ebbi ENRETA 
SANA A bli San A GADAH NE Jeż 


2 


EA ko ANJI AN Jeda بيولا از‎ HEM TES ةو صو‎ AAN 
نأي حَيَانَ‎ En AAA BI diken جلي هل‎ Aint sanad 
Kegel sale IS A15 PA ARIS 


1310. Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim telah menceritakan 
kepada kami 'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id 
bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, Ada seorang Arab Badui 
menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal 
yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku kedalam surga". Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kamu menyembah Allah dengan tidak 
menyekutukanNya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat yang diwajibkan, kamu 
tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan shaum (puasa) bulan Ramadhan. Kemudian 
orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, aku tidak akan 
menambah dari perintah-perintah ini". Ketika hendak pergi, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia 
melihat orang ini". Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan 
berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Zur'ah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
sepeti hadits ini. 


DAN sanga nba محمد‎ AS 


A 


PAN ي ةنا‎ gé 


SI sa É رضي‎ EA Ea NGGE MN SA Cs ina 


ےر م م 


sikii sa DK ايار‎ ala gal صل‎ AD KA JAG 
PAON SANE و5‎ ANA AINI Et 241 ana yes 


P Ine Aa NAN Ara 
KENA, NE SA, AG PASAH AS إقام الصلاةو‎ a 


sy 5 


ANA SE يمان با‎ Pe LAI 1 نۇ‎ KALI 3633 


s 
A 


1311. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Hammad bin 
Zaid telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata; telah datang utusan suku 'Abdul Qais kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam lalu mereka berkata,: "Wahai Rasulullah, kami ini dari suku 


Rabi'ah, dan antara tempat tinggal kami dan Baginda ada suku Mudhar yang kafir dan kami 
tidak dapat mengunjungi anda kecuali pada bulan haram. Maka perintahlah kami dengan 
satu perintah yang kami ambil dari Baginda dan kami dapat mengajak kepada perintah itu 
orang-orang lain di belakang kami. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku 
perintahkan kalian dengan empat perkara dan aku larang dari empat perkara. (Yaitu) Iman 
kepada Allah dan persaksian (syahadah) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. 
Lalu Beliau Shallallahu'alaihiwasallam mengisyaratkan dengan mengepalkan tangannya, 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum Ramadhan dan kalian mengeluarkan seperlima 
dari harta rampasan perang". Dan aku melarang kalian dari (meminum sesuatu) dari labu 
kering, guci hijau, pohon kurma (yang diukir) dan sesuatu yang dilumuri tir". Dan berkata, 
Sulaiman dan Abu an-Nu'man dari Hammad: "Iman kepada Allah persaksian (syahadah) tidak 
ada ilah kecuali Allah". 


223 س چ رو ا و‎ ? 4 NT Fa وه‎ ALL raag AN. -A4 PA PE KAP 
MEN حَدَتَمَا‎ ES PE الح ڪم ب تاف أخبرناشعيّب‎ Mn 


Ta در ص‎ 
w 
(ni 


25 ور کو 22 NAK‏ ا ر SAT NGA? LG‏ رر en and‏ افوس و ا 
ea ai A‏ اللَهعَنَه قال لما تۇق رسو E aka GEN po ANI‏ 


2z ay An ss LG KA وہ وور ٤ر د وکر وا‎ 
قد‎ DES كيف تقاتل‎ LN ضى‎ AS JA من‎ GAS قَرَمَنَ‎ Pena 


2 دم‎ 
PAR NYA 


A ار ف فوفر‎ + a U laht رر‎ KKN ها ل‎ ANG 
EU, KANAN Ha PA EBT saka aké الله‎ po NI قَالَرَسُو‎ 


Z Z 4 و‎ pa nana 7 DN w 0 2 A & 
E DESA FI Ga NAN NG BPA الله لا قات‎ ua بحَقه و حسابه على‎ VA GAN, aa 


4 2... F ر‎ A PG وام ر‎ 

aba ET AA ANA gata PA JUN 

ERARA? Lan ر اور‎ E ”ر‎ a, ر‎ ۶و٤‎ GANG Saha م ور كو‎ ANG 

MT ELSA رَضِيَ‎ NASA Se اله ماهو إلا‎ SA قال عم رضي‎ 
1312. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan 
kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy telah menceritakan kepada kami 
'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata, Setelah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam wafat yang kemudian Abu Bakar 
radliallahu "anhu menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada yang kembali menjadi 
kafir (dengan enggan menunaikan zakat). Maka (ketika Abu Bakar radliallahu 'anhu hendak 
memerangi mereka), 'Umar bin Al Khaththab radliallahu "anhu bertanya: "Bagaimana anda 
memerangi orang padahal Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mgucapkan laa ilaaha illallah. Maka 
barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali 
dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah". Maka Abu Bakar Ash-Shidig 
radliallahu 'anhu berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan 
antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya 
mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan 
keengganan itu". Berkata, 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu: "Demi Allah, ketegasan 
dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash-Shidig radliallahu 'anhu 
dan aku menyadari bahwa dia memang benar". 


Bab: Berbai'at (Bersumpah Setia) Untuk Menunaikan Zakat 


SEN اللَهبَايَعَتٌ‎ SG Pa AO NG JAKA 
Ha JE) AN a ٳقام الصااة و‎ Gala DA NG 


1313. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair berkata, telah menceritakan bapakku 
kepadaku, telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Qais berkata: Jarir bin 'Abdullah 
berkata,: "Aku berbai'at kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam untuk mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan untuk selalu setia (loyal) kepada setiap muslim". 


Bab: Dosa Orang Yang Enggan Mengeluarkan Zakat 


2 LA 
r £ 


Ban EN AIA NE IA EA بن افع ا‎ AN SS 
ASMA الإ بل ع‎ Genk IE SAN KALA ge MA AI 
DES AE صاجبهاعل‎ JAKANE ah SA Gani d 2 ES ما‎ 
Na ل‎ 


أ خد كم و م AA‏ ايحم لهاع ر SINGA BANI SELAI AS AR War‏ 


ر و Ta‏ 


SAMA ya SAYANG sibak) TT ببَعير ي‎ JENG 


1314. Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad bahwa 'Adur Rahman bin Hurmuz Al 
A'raj menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata: Telah bersabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "(Pada hari giyamat nanti) akan 
datang seekor unta dalam bentuknya yang paling baik kepada pemiliknya yang ketika di 
dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka unta itu akan menginjak-injaknya 
dengan kakinya. Begitu juga akan datang seekor kambing dalam bentuknya yang paling baik 
kepada pemiliknya yang ketika di dunia dia tidak menunaikan haknya (zakatnya). Maka 
kambing itu akan menginjak-injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan 
tanduknya". Dan Beliau berkata,: "Dan diantara haknya adalah memerah air susunya (lalu 
diberikan kepada fagir miskin) ". Beliau Shallallahu'alaihiwasallam melanjutkan: "Dan pada 
hari giyamat tidak seorangpun dari kalian yang datang membawa seekor kambing di 
pundaknya kecuali kambing tersebut terus bersuara, lalu orang itu berkata,: "Wahai 
Muhammad!". Maka aku menjawab: "Aku sedikitpun tidak punya kekuasaan atasmu karena 
aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini). Dan tidak seorangpun dari kalian yang 
datang membawa seekor unta di pundaknya kecuali unta tersebut terus bersuara, lalu orang 
itu berkata,: "Wahai Muhammad!". Maka aku berkata: "Aku sedikitpun tidak punya 
kekuasaan atasmu karena aku dahulu sudah menyampaikan (masalah zakat ini) ". 


gan ANI ali PENA عبد‎ Ba ae 5 


AI tja ka AN Ye NG رشو‎ NGING Pegangan 


2 A 2 5-5 2 
ا ا‎ TEA pajak PETE 


A A 


1315. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Hasyim bin Aal Qasim telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin 
Dinar dari bapaknya dari Abu Shalih As-Saman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,: 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Barangsiapa yang Allah berikan harta 
namun tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari qiyamat hartanya itu akan berubah 
wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang 
itu pada hari qiyamat lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan 
mulutnya seraya berkata,: 'Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu". Kemudian Beliau 
membaca firman Allah subhanahu wata'ala QS Alu 'Imran ayat 180 yang artinya "(Sekali-kali 
janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari 
karuniaNya menyangka, ......"). 


Bab: Harta Yang Sudah Dikeluarkan Zakatnya Tidak Dianggap Sebagai Menimbun 
Harta 


-úz 2 1 DI ta E P KENA ph 5 57 دم‎ 
LANG YSS BING sê AH Ne bE T e 


5 


“4 7 ae 


SERA 53 BBS ALAN رضي‎ AAA JG RN GA 5 
Nga Ng; MAS Ng MAAE 


1316. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Syabib bin Sa'id telah menceritakan 
bapakku kepadaku dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Khalid bin Aslam berkata; Kami keluar 
bersama 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma, lalu seorang Badui berkata,: "Kabari aku 
akan firman Allah: " walladziina yaknizuunadz dzahaba wal fidhdhata walaa yunfiquunahaa 
fii sabiilillah" (dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya 
pada jalan Allah), " Ibn 'Umar radliallahu 'anhuma berkata,: "Barangsiapa yang 
menyimpannya dan ia tidak menunaikan zakatnya maka celakalah ia. Namun ayat ini turun 
sebelum diturunkannya ayat zakat, ketika aturan zakat sudah diturunkan maka Allah 
subhanahu wata'ala menjadikannya ketentuan ayat ini sebagai perintah pensucian harta". 


LA 
ا‎ 


SAS‏ ساق بن b AN GN NG Gali KIA LAH 33 Ik‏ نأي گني أو 


Pan E santi ana 


0 A FAN 


4 Ga A S GEA ل‎ 1 AER TAES 
فِيمَادُونَ یں اوا ق صقو لبس فیمَادو ن دود‎ AA DIAN sis 
8. 2 ĝo, 


Seni 


1317. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib bin Ishaq telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy telah mengabarkan kepada 
saya Yahya bin Abu Katsir bahwa 'Amru bin Yahya bin 'Umarah telah mengabarkannya dari 
bapaknya Yahya bin 'Umarah bin Abu Al Hasan bahwa dia mendengar Abu Sa'id radliallahu 
'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat harta 
dibawah lima wasag, tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor dan tidak ada zakat pada 
hasil tanaman dibawah lima wasaq". 


A 


Gi 


< Ar 


1633 3 AE INN خو اصن نان‎ PESEN باي اشم سى‎ Ha 


PERAN ERA, LS لك هَدًاقال‎ PAE NGA ARAN A 25 با ي َر‎ 


A 


ل ل E‏ 


2 


fS K ; KETS AKI بَيَنِي‎ SI فيا فيج‎ PES 


KN Zas نكل‎ 3 KAG ANGE PAN KA AHH 


r 


Sia MAA PA sg ANG SAI Se Keke TANNE 


“id 


Lab 


1318. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abu Hasyim dia mendengar Husyaim yang 
telah mengabarkan kepada kami Hushain dari Zaid bin Wahab berkata; "Saat aku melewati 
Zabdah, aku bertemu dengan Abu Dzar radliallahu 'anhu, lalu aku bertanya kepadanya, "Apa 
yang menyebabkanmu sampai menetap di tempat ini?". Dia menjawab: "Sebelumnya aku 
tinggal di Syam, namun aku berselisih dengan Mu'awiyah tentang ayat, "walladziina 
yaknizuunadz dzahaba wal fidhdhata walaa yunfiguunahaa fii sabiilillah". Muawiyah berkata, 
ayat ini turun pada Ahli kitab, sedangkan aku berkata, ayat ini turun kepada kita dan mereka. 
Hal inilah yang menjadikan aku berselisih dengannya. Lalu dia mengirim surat kepada 
'Utsman radliallahu "anhu mengeluhkanku. Akhirnya "Utsman radliallahu "anhu mengirim 
surat kepadaku agar aku datang ke Madinah. Lalu aku mendatanginya, kemudian orang- 
orang mengerumuniku seakan-akan mereka belum pernah melihatku sebelumnya, lalu aku 
mengabarkan hal itu kepada Utsman. Lalu ia mengatakan kepadaku: "Jika engkau mau, 
engkau boleh meninggalkannya, dan engkau akan menjadi lebih dekat (denganku) " 
Kejadian itulah yang menjadikan aku tinggal disini. Seandainya seorang budak Habsyi 
memerintahku, sungguh aku akan mendengar dan mentaatinya". 


EATA PES NE Naa ANN EN ES ES 


PA 
79 A 2 KA 


NI Pitt AE Si JI CAB) yaa وحَدَئْنِي إِسَحَاقُ‎ 


ra 


KN عو‎ Jasa 2 Aa To UA كو‎ Ms 2572 naa TA A? 


A A Pra [4 


WA, Bah P 5 Asas a د الاسم‎ I2 
a KA PB naa ين‎ LA A na AR A 2 b23 -4 و بو ر‎ 
medeni د ةق‎ sing Kama ita 


4 


a A - 4 
NG ALA Bi Pa A 2 و‎ OS EA ر ےر ا‎ 


i SENA‏ 33 ا 
sale ALAN‏ سام تابار AKS AD NS BSI ragi‏ 
Gelas AI PA‏ سِلَْنِيفي حَاجَةٍ KA AS nd NET ETAN KAWAH‏ 
ASEAN BALA SIGN gansa ENG MAN 833 ANGGEN‏ 


1319. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa 
telah menceritakan kepada kami Al Jurairiy dari Abu Al 'Alaa' dari Al Ahnaf bin Oais berkata; 
Aku duduk bermajelis. Dan juga diriwayatkan, telah menceritakan kepada saya Ishag bin 
Manshur telah mengabarkan kepada kami 'Abdush Shamad berkata, telah menceritakan 
kepadaku bapakku telah menceritakan kepada kami Al Jurairiy telah menceritakan kepada 
kami Abu Al 'Alaa' bin Asy-Syikhkhir bahwa Al Ahnaf bin Oais menceritakan kepada mereka, 
katanya: Aku duduk bersama para pembesar orang-orang Ouraisy kemudian datanglah 
seseorang yang rambut pakaian dan penampilannya berantakan hingga ia berdiri diantara 
mereka lalu ia mengucapkan salam dan berkata,: "Berilah kabar gembira kepada orang- 
orang yang menimbun hartanya dengan batu yang diseterikakan kepadanya di neraka 
Jahannam, lalu diletakkan pada daerah (susu) nya diantara mereka hingga ia keluar dari 
ujung tulang pundaknya, lalu diletakkan pada ujung tulang pundaknya hingga ia keluar pada 
bagian (susu) nya hingga ia berguncang. Kemudian orang itu pergi lalu duduk bersandar pada 
tiang. Aku mengikutinya lalu duduk disampingnya, sedangkan aku tidak mengenali siapa dia. 
Kemudian aku berkata, kepadanya: "Aku tidak melihat orang-orang itu kecuali mereka 
membenci apa yang engkau katakan". Dia menjawab: "Sesungguhnya mereka itu tidak 
berakal sama sekali, perkataanku tadi itu seperti yang dikatakan kekasihku". Dia (Al Ahnaf 
bin Qais) berkata: Aku bertanya: "Siapa kekasihmu itu?" Dia menjawab: "Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, yang Beliau pernah berkata kepadaku: "Wahai Abu Dzar, apakah 
engkau melihat Uhud?". Dia (Al Ahnaf bin Oais) berkata,: "Maka aku memandang matahari 
yang ternyata masih siang hari, dan aku melihat bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
berkehendak mengutusku untuk memenuhi keperluannya. Maka aku menjawab: "Ya, siap". 
Lalu Beliau bersabda: "Aku tidak menyukai bila aku memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu 
aku membelanjakannya semua kecuali tiga dinar saja (yang aku suka memilikinya) ". Dan 
sungguh mereka tidak berakal sama sekali, yang mereka hanya mengumpulkan dunia. Tidak, 
demi Allah aku tidak akan meminta dunia kepada mereka, dan aku tidak akan memberikan 
fatwa agama ini untuk mereka hingga aku menemui Allah". 


Bab: Membelanjakan Harta Sesuai Haknya 


2 
As 739 5 Z 


و 9 Z 0 ANG Pa‏ و 
RE Ia‏ قال PIA‏ قيس عن ابن مَسَعْودِرَضى BEAN‏ 
bd “ di‏ 5 5 
TA Mag 21245 Pa 42 LA‏ وار BAN‏ رز كه PAT Pari‏ ا ےر ٣‏ او“ 
قال سيعت Gal‏ صل الله عليه و ka‏ يقو YA NU‏ في انتتین ر جل اناه Jaba NGA‏ 
ر ب م ےه - P‏ 
NA raa‏ رر و BELT‏ 2ج ر رج . ر ار و 3١‏ 
dE‏ جل WGI‏ حِحمَدفَهِوَ LS Sho‏ 


1320. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya Qais dari Ibnu 
Mas'ud radliallahu "anhu berkata; Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Tidak boleh iri (dengki) kecuali kepada dua hal. (Yaitu kepada) seorang yang Allah berikan 
kepadanya harta lalu dia menguasainya dan membelanjakannya di jalan yang haq (benar) 
dan seorang yang Allah berikan hikmah (ilmu) lalu dia melaksanakannya dan 
mengajarkannya (kepada orang lain) ". 


الي 


Bab: Sedekah dari Hasil Usaha Yang Baik 


اوور 272 


ر Pa‏ لص E N E E GA‏ رط لان عار لا إن 23 > E SA‏ 
SAN ARE SAS‏ مني سيعَ با النضر BIMAS SAS‏ من هو al‏ د اللّهبّندِينَارِعَنّ أبيهع نَأ بي 


Ta LA 
قار و و‎ NT 15 as 2 22 orab ےا‎ GA ل تر‎ NEKAT LG ون ماس دان‎ A fs 2 P 
(rab ga JA GA a IA الله عنە قال قال ر سول اله صل الله عليه و‎ ps 
ور‎ A Z 3 A - 75 0 A 2 A 1 4 Pd 2 
SANG BUS ne adas ga الطَيّبَوَإِنَاللهَيَتقَبَلهَا بِيَمِينِهِ‎ NYAN لا قبل‎ a 
ر‎ PA A 1 ad 22 Z r Z 
A 
2 La. ماه ا‎ LAS AK NG ابرع وام‎ BA LK | کک وما‎ Gs AS 
Peg وَقَالوَرَقاءْعَنَابَّنِدِينَارٍ‎ Jend نمثل الجَبَلِ تابَعه سَليّمَانَعَنَ‎ (ala 


I ka z pa‏ مر ngana‏ ل ZA2 LG‏ م ر و Ahn‏ و وروم kaaj‏ عي ار و وو 
DE Jln‏ هري رع انهه عن الخ صل الله pedia 9 5 Ga ga‏ بنا NITA‏ 
4 


Z Z PA 4 -‏ 
Tt‏ و و و A‏ ور 03 و و 4 0 54 
آمل و Ia‏ نأي صَالِح عَنّ أبيهرَيرَهَرَضِيَ PELAN‏ صل Maa‏ 


1321. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar dari Abu An- 
Nadhir. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman dia adalah putra dari 'Abdullah bin 
Dinar dari bapaknya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,: Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Barangsiapa yang bershadagah dengan sebutir 
kurma hasil dari usahanya sendiri yang baik (halal), sedangkan Allah tidak menerima kecuali 
yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kananNya lalu 
mengasuhnya untuk pemiliknya sebagaimana jika seorang dari kalian mengasuh anak 
kudanya hingga membesar seperti gunung". Hadits ini juga dikuatkan oleh Sulaiman dari 
Ibnu Dinar dan berkata, Warga' dari Ibnu Dinar dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Dan diriwayatkanoleh Muslim bin Abu 
Maryam dan Zaid bin Aslam dan Suhail dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. 


Bab: Bersedekah Sebelum Ditolak 


DIANA YANA 386 ae Car EME AAA SIN SS 


Pad 


A 2 


aks iyaa Wasa AA NAS AH bae gbk G1 3253 A3 KAH 
Nia BAK, Nut ARA 


1322. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Ma'bad bin Khalid berkata: Aku mendengar Haritsah bin Wahab 
berkata: Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bershadagalah, karena 
nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan 
membawa shadagahnya namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang menerimanya. Lalu 
seseorang berkata,: "Seandainya kamu datang membawanya kemarin pasti aku akan terima. 
Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi". 


JKA 23 BANI EN بو‎ Mas Isa SEGI Ki 


INA ABI فيك‎ papa لاتقو‎ gas MENGA NE 


JL ANE SENI SAS AS A A 


1323. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari 'Abdurrahman dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari 
giyamat hingga terjadi pada kalian harta yang banyak melimpah kemudian timbul 
kekacauan. Saat itu pemilik harta berharap ada orang yang mau menerima shadagahnya dan 
hingga dia menawar-nawarkannya, lalu berkata, orang yang ditawarkan: aku tidak 
membutuhkannya". 


13 


ر را ررد 2 م عو م z 2 KESAN Der‏ ر - ر کے 
AAA PISA, Wae Bias‏ سعدا نن دشر Basa PI SAS‏ 


AN سول اله صل‎ Ae LIS KE SAN اله‎ ALASAN TA sjo 


r 


ANISA IE Jei K K AAS khan a 
لكاي حَفِيرِوََمًا‎ Fla 135 Je AN IE عيدو مده َا ياي‎ 


< بين‎ Aa Sa NAMUN KA KANG GA ANAA is ENI 
ASI LAN ad NAGA aé Ada RI Ra 
Aa ENÍ eA Siess د‎ NA As ia sisa 


1324. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Ashim an-Nabil telah mengabarkan kepada kami Sa'dan bin Bisyir telah 
menceritakan kepada kami Abu Mujahid telah menceritakan kepada kami Muhilla bin 
Khalifah ath-Tha'iy berkata, aku mendengar 'Adiy bin Hatim radliallahu 'anhu berkata, "Aku 
pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba datang dua orang yang seorang 
diantaranya mengeluhkan kefagiran yang menimpanya dan yang seorang lagi mengadukan 
tentang para perampok di jalanan. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Adapun para perampok, dia tidak akan datang kepada kalian kecuali sedikit hingga 
rambongan dagang berangkat menuju Makkah tanpa gangguan. Adapun kefagiran, tidak 
akan terjadi hari giyamat hingga terjadi seseorang dari kalian berkeliling membawa 
shadagahnya namun dia tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya. Kemudian (pada 
hari giyamat) pasti setiap orang dari kalian akan berdiri di hadapan Allah dimana antara 
dirinya dan Allah tidak ada tabir dan tidak ada penterjemah yang akan menjadi juru bicara 
baginya. Lalu Allah pasti akan berfirman: "Bukakankah aku sudah memberimu harta?" Lalu 
orang itu berkata,: "Benar". Kemudian Allah berfirman lagi: "Bukankah aku sudah mengutus 
seeorang rasul kepadamu?". Orang itu berkata, "Benar". Maka orang itu memandang ke 
sebelah kanannya namun dia tidak melihat sesuatu kecuali neraka. Lalu dia melihat ke 
sebelah kirinya namun dia juga tidak melihat sesuatu kecuali neraka. Karena itu, jagalah 
kalian dari neraka sekalipun dengan (bershadagah) sebutir kurma. Jika dia tidak memilikinya 
maka dengan berkata yang baik". 


4 


PATINS ينا ي‎ Bg AA MEI NAN PAS A ابا‎ 


ا و 2 


EA yA BA as RS P MU EA an sa Ajay‏ جد 
G 5‏ 4 
أ دايا NG GIE Naya SANGA GANG A ANE Na NIN JANGE GALANG‏ 


1325. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pasti akan datang pada manusia suatu zaman yang 
ketika seseorang berkeliling membawa shadagah emas, lalu ia tidak mendapati seseorang 
yang mau menerimanya lagi. Lalu akan terlihat satu orang laki-laki akan diikuti oleh empat 
puluh orang wanita, yang mereka mencari kepuasan dengannya karena sedikitnya jumlah 
laki-laki dan banyaknya wanita." 


Bab: Peliharalah Diri Kalian dari Api Neraka Sekalipun Hanya Dengan Sebutir Kurma 
dan Sedikit Yang Dikeluarkan Sudah Dianggap Sedekah 


KABAG ma LE Eva ابن‎ LN YK مید اا بُو‎ E 
e قال كماد‎ 70 BLN go 52 ya Ag SE sale Sa belt, 


bag Len AI iig Len baé KAS اپي و جَاءر‎ AE Ah aa 


A 


AL r 


SIARAN i IA Sena PAN atas 3 A AAN AT 


1326. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami Abu An-Nu'man Al Hakam dia adalah putra dari 'Abdullah Al Bashriy telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Wa'il dari Abu Mas'ud radliallahu 
'anhu berkata: "Ketika ayat shadagah turun, kami berlomba-lomba, lalu datanglah seseorang 
dengan membawa shadagah yang banyak dan orang-orang berkata, ia orang yang pamer. 
Kemudian datanglah seseorang lalu ia bershadagah dengan satu sha'. Orang-orang berkata; 
"Sesungguhnya Allah lebih kaya daripada satu sha' ini". Maka turunlah aya QS At-Taubah 
ayat: "Alladziina yalmizuunal muththawwi'iina minal mu'miniina fishshadagati walladziina 
laa yajiduuna illa juhdahum". ("Orang-orang (munafik itu) yang mencela orang-orang 
beriman yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak 
memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya"). 


LA 


Tn ANE Isa ABI ala parka nat Áá Tenan 


1327. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syagig dari Abu Mas'ud Al Anshariy 
radliallahu 'anhu berkata,: "Adalah Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bila memerintahkan kami 
bershadagah, maka seseorang dari kami akan berangkat menuju pasar lalu dia bekerja 
dengan sungguh-sungguh hingga mendapatkan rezeki satu mud. Adapun hari ini sebagian 
dari mereka bisa mendapatkan seratus ribu kalinya". 


2 2 سو‎ 2 2 2 Z, 4 54 <í 2 2 
BAE EA SNG Jinê Kura 2 Da خرب حَدَتْنَاشْعْبَةعَنَأبي إِسْحَاقَة‎ ER KAENA a 5 


A 


5 


PA an PISA SI يقو ل‎ PAR KALA سول اله صل‎ SEM ERA حاتم رضي‎ 


1328. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishaq berkata, aku mendengar 'Abdullah bin Ma'qil berkata, aku 
mendengar 'Adiy bin Hatim radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jagalah kalian dari neraka sekalipun dengan 
(bershadagah) sebutir kurma". 


SENJA SAE RN اغد اا ر اة َعم‎ A Fan tie دتا دشر بن مه‎ 
PARAS ASEAN en KANE Gabe Io 
an peatuda ENK مها‎ a b شياع مر‎ 


7 4 ٤ A LA + مخ يي اه د واه وه‎ KA رر‎ 21-34 aa 

MENGAN ARE منهذ البتاتِ شىء‎ ur سَلَم‎ a Jo 

1329. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Muhammad berkata, telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy berkata, telah 


menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari 'Urwah dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata, Telah datang seorang wanita bersama dua putrinya menemuiku 


untuk meminta sesuatu namun aku tidak mempunyai apa-apa selain sebutir kurma lalu aku 
berikan kepadanya. Lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi dua bagian yang 
diberikannya untuk kedua putrinya sedangkan dia tidak memakan sedikitpun. Lalu wanita itu 
berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi Shallallahu'alaihiwasallam datang kepada kami, 
lalu aku kabarkan masalah itu, maka Beliau bersabda: "Siapa yang memberikan sesuatu 
kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka baginya". 


Bab: Keutamaan Bersedeah dalam Keadaan Kikir (Memerlukan Harta) lagi Sehat 
(Sebelum Sakit) 


SNI‏ سے AN ARA MES LAA‏ وا ع “بكو وو ركيم 
a ANA KANAN ASIA A Ta AS‏ 


BNN قال يرسو ل‎ ala al Ia الت‎ IN AL NGALA 1553853 أو هر‎ 
AT AL aA 2 Ta PEE P 4 =. Z هرا ور لے رە ر‎ ٤ . 2$ 
LI HE NIAS Se 
Pera na engan Ae Ata 

DFAE AS کذاول لفلان‎ Rp NUSA AAN 


1330. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami 'Umarah banal Oa'ga' telah menceritakan 
kepada kami Abu Zur'ah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu "anhu 
berkata,: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata,: 
"Wahai Rasulullah, shadagah apakah yang paling besar pahalanya?". Beliau menjawab: 
"Kamu bershadagah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fagir dan 
berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba 
ketika nyawamu berada di tenggorakanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini (punya ini) dan 
si fulan begini. Padahal harta itu milik si fulan". 


TN EN pe AAN ba PE se ASA AL بَاب‎ 
CA aga 2 yag PA Jodi kasa 2 Dea GA بعص‎ Sin SEA رضي‎ 
PAE Yi “AZ A 2 


KIE dia IPAR Lanal يكلحوة‎ 


گات طول ید ها PELAN‏ گات PS,‏ ابد و BONE BE‏ 


1331. Bab. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Firas dari As-Sya'biy dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha; 
Sebagian isteri-isteri Nabi  Shallallahu'alaihiwasallam berkata kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam: "Siapakan diantara kami yang segera menyusul anda (setelah 
kematian)?". Beliau bersabda: "Siapa yang paling panjang lengannya diantara kalian". Maka 
mereka segera mengambil tongkat untuk mengukur panjang lengan mereka. Ternyata 
Saudah radliallahu 'anha yang paling panjang tangannya diantara mereka. Setelah itu kami 
mengetahui bahwa yang dimaksud dengan panjang lengan adalah yang paling gemar 
bershadaqah, dan ternyata Saudah radliallahu 'anha yang lebih dahulu menyusul kematian 
Beliau, dan dia juga paling gemar bershedeqah". 


Bab: Jika Seseorang Memberikan Sedekah Kepada Orang Kaya Karena Tidak 
Mengetahuinya 


SERUAN عن‎ ANGEN SAE EGA PN Si 
WA 4 3 


GMN AS padang PSA PASI > SA WAB Mn 


ير 


RAT‏ ر رت Ya‏ سم 27 ZIR z PAA Pha‏ سا سم 
Simi PEN S Na NANG ANA b‏ 


2 کک کک‎ an a jd 


2 33. 


. sap janaka Has املك تنعل مارو‎ 
DUA AA GAS ماه عكر‎ Li NG GUNG g SRS AG WIL sa A5 


1332. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Ada seorang laki-laki 
berkata,: Aku pasti akan bershadagah. Lalu dia keluar dengan membawa shadagahnya dan 
ternyata jatuh ke tangan seorang pencuri. Keesokan paginya orang-orang ramai 
membicarakan bahwa dia telah memberikan shadagahnya kepada seorang pencuri. 
Mendengar hal itu orang itu berkata,: "Ya Allah segala puji bagiMu, aku pasti akan 
bershadagah lagi". Kemudian dia keluar dengan membawa shadagahnya lalu ternyata jatuh 
ke tangan seorang pezina. Keesokan paginya orang-orang ramai membicarakan bahwa dia 
tadi malam memberikan shadagahnya kepada seorang pezina. Maka orang itu berkata, lagi: 
Ya Allah segala puji bagiMu, (ternyata shadagahku jatuh) kepada seorang pezina, aku pasti 
akan bershadagah lagi. Kemudian dia keluar lagi dengan membawa shadagahnya lalu 
ternyata jatuh ke tangan seorang yang kaya. Keesokan paginya orang-orang kembali ramai 
membicarakan bahwa dia memberikan shadagahnya kepada seorang yang kaya. Maka orang 
itu berkata,: Ya Allah segala puji bagiMu, (ternyata shadagahku jatuh) kepada seorang 
pencuri, pezina, dan orang kaya. Setelah itu orang tadi bermimpi dan dikatakan padanya: 
"Adapun shadagah kamu kepada pencuri, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri dari 
perbuatannya, sedangkan shadagah kamu kepada pezina, mudah-mudahan dapat 
mencegahnya berbuat zina kembali dan shadagah kamu kepada orang yang kaya mudah- 
mudahan dapat memberikan pelajaran baginya agar menginfagkan harta yang diberikan 
Allah kepadanya". 


Bab: Jika Seseorang Memberikan Sedekah Kepada Anaknya Secara Tidak Sengaja 


ر ر A‏ 2 315 ر و ر٣‏ نرو ره رم jg‏ كر و BL,‏ 
CAS‏ مَحَمَدبَّنْ يُوسف دتا AS Jual‏ بو الج و 3 AGAR‏ يدر ضى DIELEN‏ 


Ma [AAN لخدي‎ bana 5635 وَسَلَآَنَاوَ‎ w رشو‎ KA 
CAS Si PG Aak MG Ha 


A 


Ian ONERE Mata AN EA Pe GLASS IE GA IU 
E 


1333. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Isra'il telah menceritakan kepada kami Abu Al Juwairiyah bahwa Ma'an bin Yazid 
radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya, katanya: "Aku, bapakku dan kakekku sudah 
berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Aku juga pernah dilamarkan 
seseorang buatku dan Beliau menikahkanku. Aku juga bersumpah setia (untuk 
mengembalikan setiap urusanku) kepada Beliau. Suatu hari bapakku, Yazid mengeluarkan 
dinar untuk dishadagahkan, lalu dia meletakkannya di samping seseorang yang berada di 
masjid. Kemudian aku datang, aku ambil dan aku bawa kepadanya, lalu bapakku berkata,: 
"Demi Allah, bukan kamu yang aku tuju". Lalu masalah ini aku adukan kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau berkata,: "Bagimu apa yang sudah kamu niatkan 
wahai Yazid, sedangkan bagimu apa yang telah kamu ambil wahai Ma'an". 


Bab: Bersedekah dengan Tangan Kanan 


Pei عد‎ LIA Span LA P 
A 3% 
| 


٠ اکتا ليو‎ RL Ea. ا‎ ASP 2 Kara 4 Pea 
NE ad ور ل 9 الله‎ AN aan xe a Ru 
z 0 
kara MI ES YA قيال لمشاجدور‎ AE 5 2 5 Sasa نشأفي‎ Gn BN 


6 
- A 


- 7 ور‎ Z ia pa 
RR JEJE jonah Ni ARE ETAN PA 
22 2 ا شَمَخَالِياقَقَاضَتٌ‎ EIR D َا ك‎ 


1334. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Khubaib bin 'Abdurrahman dari 
Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Ada tujuh (golongan orang beriman) yang akan mendapat naungan 
(perlindungan) dari Allah dibawah naunganNya (pada hari qiyamat) yang ketika tidak ada 
naungan kecuali naunganNya. Yaitu; Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang 
menyibukkan dirinya dengan 'ibadah kepada Rabnya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut 
dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu 
karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh 
seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, "aku takut kepada Allah", seorang yang 
bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang 
diinfaqkan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan 
mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis". 


SA AH ga git, MPA ANG‏ د الد قال سمت ځار نه ب و هبالخ اد 
عي بن . BIRO)‏ عى 


Wa Pad 


A Pa 2 2, AG ور‎ A 


salun Ke gb SAI Is da TN AA ATA Pa‏ شي 
en a NALA AYUNG is DN ANG ina PAN Ha KA)‏ 


1335. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Al Ja'di telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya Ma'bad bin Khalid berkata, Aku 
mendengar Haritsah bin Wahab Al Khaza'i radliallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bershadagalah, karena nanti akan datang kepada 
kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berjalan dengan membawa shadagahnya lalu 
seseorang berkata,: "Seandainya kamu datang membawanya kemarin pasti aku akan terima. 
Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya lagi". 


Bab: Orang Yang Menyuruh Pelayannya untuk Bersedekah namun Bukan Untuk 
Dirinya 


Iyaa E aah) 222 2 Na‏ . م ود پچ ر ار لاسر 


r Late 


WS saka Eau Sig ka Par شولا ا‎ Da 
2, < 2 وام مله‎ r? - pa 24174 
G بع‎ Aias ينص‎ SAE Jio كَسَبوَلِلْحَازِ‎ CA GI 


1336. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Syaqiq dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika seorang wanita bershadaqah dari 
makanan yang ada di rumah (suami) nya bukan bermaksud menimbulkan kerusakan maka 
baginya pahala atas apa yang diinfaqkan dan bagi suaminya pahala atas apa yang 
diusahakannya. Demikian juga bagi seorang penjaga harta/bendahara (akan mendapatkan 
pahala) dengan tidak dikurangi sedikitpun pahala masing-masing dari mereka". 


Bab: Tidak Ada Kewajiban Bersedekah Melainkan Bagi Orang Yang Kaya 


e a ÁE NE تابد او عن يو‎ OESS 
وَابَدَا‎ AE GN Ea a A na 
A Alao م‎ 
Jaan 


A 


1337. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
dari Yunus dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayyab 
bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berkata,: "Shadaqah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk kebutuhan 
dirinya). Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu". 


LELE مرضي‎ D حَدَتْتَاهِمَامُعَنَأ‎ Ian GAWA Ka ANY SAS 
BEBAN AI PAI دش‎ MANG pala Gg 


SAAT‏ سور م و 


Déan EA ARE EN قال‎ ai KL yA Naa CAR > SeA D s áb 
Bea sa ZA اله‎ aa 142 Ken yaaa 


1338. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Hakim bin Hiram 
radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Tangan yang diatas lebih 
baik dari pada tangan yang di bawah, maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi 
tanggunganmu dan shadagah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk 
kebutuhan dirinya). Maka barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan 
memeliharanya dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya maka Allah akan 
mencukupkannya". Dan dari Wuhaib berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari 
bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seperti 


HU 


ini". 


NE BEKAS INGGA PT SAS‏ ب عن افع EN‏ رضي الع قال 


PUN BELU PA AN SANA SANG A eT Ea 


w 


SAN GEN و گر‎ KN “عليه يوسم قال وهو عل‎ AA AÁ SAE 
CEEA AEAT NS NE Nada PARA AN 3 


1339. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 
Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Dan telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua 
bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, 
diantaranya Beliau menyebut tentang shadaqah dan masalah tangan yang diatas lebih baik 
dari pada tangan yang di bawah. Tangan yang diatas adalah yang memberi (mengeluarkan 
infaq) sedangkan tangan yang di bawah adalah yang meminta". 


Bab: Orang Yang Suka Menyegerakan Mengeluarkan Sedekah (Zakat) Sebelum Tiba 
Waktunya 


KERA z A2 SAN KEM رضي‎ ai aA A K ci SE ) عل عار وه‎ a 


LA 5 2 


MEA مکل امیت کک بت أن ر‎ PS aa da gal DIA Is 
BELAKA? NEK SAN ya ee قال 2:5 كَلَفْتف‎ 


1340. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari 'Umar bin Said dari Ibnu Abu 
Mulaikah bahwa 'Uqbah bin Al Harits radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya, katanya: 
"Nabi Shallallahu'alaihiwasallam shalat 'Ashar berjama'ah bersama kami. Tiba-tiba Beliau 
dengan tergesa-gesa memasuki rumah. Tidak lama kemudian Beliau keluar, dan aku 
bertanya atau dikatakan kepada Beliau tentang ketergesaannya itu. Maka Beliau berkata,: 
"Aku tinggalkan dalam rumah sebatang emas dari harta shadagah. Aku tidak mau bila 
sampai bermalam, maka aku bagi-bagikan". 


Bab: Anjuran Gemar Bersedekah dan Janji Syafa'at Yang Ada Padanya 


GL 22 153,‏ ر يم ھور ر PE AL‏ و 2 2 ام او اج لد 8 A‏ ل ل ا ا 
ne 4 Z Z pi 4 4 2‏ 
Pa‏ 2 
TA A - A‏ 2123% ےر ار سه م ا > کک ا ا کا 4 27 Pad Te RA‏ ر رر 3 


1 TAN علي‎ AN AT AL ).قاس ع ,كلق ر 08 رك‎ 
PA AN a 
1341. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
telah menceritakan kepada kami 'Adiy dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam keluar pada hari 'led lalu shalat dua raka'at 
dan Beliau tidak shalat lain sebelum maupun sesudahnya, kemudian Beliau mendatangi 
jama'ah wanita bersama Bilal, lalu Beliau memberikan nasehat dan memerintahkan mereka 
untuk bershadagah. Maka diantara mereka ada yang memberikan gelang dan antingnya". 


- 7 - LA PA Z - 04 

St 2 NA 1822 Ns 2 2‏ 2 بد AO Teh 5 2i 21A‏ کو ZZ‏ 
SAS‏ مو سی بن لماعي ل SAS‏ عبد الو اح د حَدثتاا بو pap‏ حدڻتاا بو بر دة 
Tt 1 0 1 SA c GA? 0 0 0 2‏ 4 $- 2 
ar‏ موس عَنّ أبِيهرَضِى EAT‏ قال کان رسو UNG) La PAPAN‏ أو Sab‏ 


g% 


PONA ديع ارم 2 ور‎ TA 4 
kaka yA A A ISA aj) 


1342. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin 'Abdullah bin Abu Burdah 
telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Musa dari bapaknya radliallahu 'anhu 
berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam jika datang kepadanya seorang yang meminta 
atau memerlukan sesuatu Beliau bersabda: "Penuhilah oleh kalian, nanti kalian akan 
diberikan pahala, sedangkan Allah pasti akan menetapkan apa yang dikehendaki-Nya melalui 
lisan NabiNya". 


pa 0 


JIKA 


ك 
ri 4 Z A AT 9 Pd 2, 5 Z‏ 3 2 و < + ور MII‏ 
PI Jaa La‏ كى فيو کی V 35) a Ba‏ 

1 1 ر 


< A 
AH ZAH 2 A. 2 


1343. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdah dari Hisyam dari Fathimah dari Asma' radliallahu 'anha berkata, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepadaku: "Janganlah kamu tahan tanganmu dari 
berinfag karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan reziki bagimu". Telah 


r 


| م م‎ A Ro كع‎ Ek a s pt 7-2% 2 ےا و و‎ 
WULAN ee A3 aab by عن ه شام‎ AA a حَدثتاصدقة بن‎ 


menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah dari 'Abdah dan Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Janganlah kamu menghitung-hitung untuk bershadagah 
karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu". 


Bab: Bersedekah Sesuai Kemampuan 


PA Pa KAP‏ - 7 وام IA‏ يي واي 23م ودام 7 ساو ساس 2 27A‏ مس وام 


ME 


PRA AA EN AN AN pe EA 5 نالا‎ Wai 
ڪي ما‎ NAN عي فيو عي‎ SIS AL SAE صل‎ AN ISA 
9 € أت‎ 


1344. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij. Dan diriwayatkanpula 
telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim dari Hajjaj bin Muhammad 
dari Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Abu Mulaikah dari 'Abbad bin 
'Abdullah bin Az Zubair bahwa dia mengabarkannya dari Asma' binti Abu Bakar radliallahu 
'anhuma bahwa dia menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu Beliau bersabda: 
"Janganlah kamu berkarung-karung (kamu kumpulkan harta dalam karung lalu kamu kikir 
untuk menginfagkannya) sebab Allah akan menyempitkan reziki bagimu dan berinfaglah 
dengan ringan sebatas kemampuanmu ". 


Bab: Sedekah Dapat Menghapuskan Dosa 


AKA 5‏ س 
اور SAS‏ اور PAL ar o‏ 22 2 
OA bag SE A‏ رقو NARAH an aja Ash ú sál‏ 


ر 3و 


GAN GYA و أده و جا ره نكر‎ SAN جل في‎ ES TEA papa 
36 Ke TE المعو‎ DAN D SAKA SEL و المع وف قال ش‎ 
و‎ + 


A 
Ina AN ME NE > AI PI sar MB aa 
ATA ee JNE 0 NAN AA ااك‎ san 


Cr 
Gn 
N 
A 
AN 
A 
5 
E 
SN 


N 


AN nie <4 IE NA eai AIK تال‎ ik SAGA zí 2 
- = 


LEN Sai SIS AE BIS GANG ana AS AS SISA ٤ 


1345. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Abu Wa'il dari Hudzaifah radliallahu 'anhu berkata; "Pada suatu hari 'Umar 
radliallahu 'anhu berkata,: "Siapa diantara kalian yang masih hafal hadits Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam tentang masalah fitnah? Hudzaifah berkata,: "Aku, masih hafal 
sebagaimana disabdakan Beliau". 'Umar berkata,: "Apakah kamu bersama Beliau saat itu 
atau hanya mendengar sabda Beliau? Dan bagaimana yang disabdakannya?". Aku berkata,: 


"Yaitu suatu fitnah seseorang dalam keluarganya, harta, anak dan tetangganya. Fitnah itu 
akan terhapus oleh shalat, shaum. shadagah dan berbuat kebaikan (ma'ruf) ". Berkata, 
Sulaiman: "Dia mengatakan shalat, shaum. shadagah dan amar ma'ruf dan nahiy munkar". 
Lalu 'Umar berkata,: "Bukan itu yang aku mau. Tapi fitnah yang meluas seperti melubernya 
air lautan. Hudzaifah berkata,: "Kalau begitu baiklah, tidak masalah buat anda wahai Amirul 
Mu'minin. Sesungguhnya antara engkau dan fitnah itu ada satu pintu yang tertutup". 'Umar 
bertanya: "Pintu tersebut harus didobrak atau langsung bisa dibuka?. Hudzaifah berkata,: 
"Tidak, akan tetapi dia pintu yang harus didobrak". 'Umar berkata,: "Kalau begitu bila pintu 
itu harus didobrak berarti tidak akan bisa ditutup selamanya" Aku berkata: "Benar apa 
katamu. Maka persilakanlah kami untuk bertanya kepadanya tentang maksud pintu 
tersebut. Maka kami berkata, kepada (Masruq): "Tanyakanlah!". Dia berkata,: Maka dia 
berkata, kepadanya. Maka 'Umar radliallahu 'anhu pun berkata,. Dia berkata,: Maka kami 
berkata,: "Apakah 'Umar mengerti siapa yang dimaksud dengannya". Hudzaifah berkata,: 
"Ya, dia mengerti. Sebagaimana mengertinya dia bahwa setelah besok pasti ada malam hari. 
Dan yang demikian itu karena aku menceritakan kepadanya suatu hadits yang tidak ada 
kerancuannya. 


Bab: Orang Yang Bersedekah Ketika Masih Musyrik lal Masuk Islam 


SEE be RE PARI SAN BAN CAS‏ يجرام 


SES 3 bana es SALA E ABI AS a 


ANG ر‎ 


Mia Sita PER Bye ا‎ gi NGABA N Mean 


1346. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah 
dari Hakim bin Hiram radliallahu 'anhu berkata; Aku berkata,: "Wahai Rasulullah, bagaimana 
pendapatmu, saat masih di zaman Jahiliyah aku sering ber'ibadah mendekatkan diri dengan 
cara bershadagah, membebaskan budak dan juga menyambung silaturrahim, apakah dari itu 
semuanya aku akan mendapatkan pahala?" Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Kamu akan menerima dari kebaikan yang dahulu kamu lakukan". 


Bab: Pahala Bagi Pelayan Yang Bersedekah (dari Harta Tuannya) Atas Anjuran 
Temannya Bukan Dengan Tujuan Kerusakan 


MAK PUKI ANNA‏ 3 سَعيد AA Sita‏ يڪن NE SEN‏ ايل عَنَمَسْرُوقِ عَنْعَابِشَدَرَضِيَ لله 
PUAN ala sa LA Io per See‏ معام ر LAPAAN‏ كا 
Sa Pa In KENA 8 Ng AA‏ 

أجَرْهَاوَلِرَوَجِهَابِمَا Jin JEN res‏ ذلك 

1347. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Abu Wa'il dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, Rasulullah 


Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika seorang wanita bershadagah dari makanan 
suaminya dan bukan bermaksud menimbulkan kerusakan maka baginya pahala atas apa 


yang diinfagkan, dan bagi suaminya pahala atas apa yang diusahakannya. Demikian juga bagi 
seorang penjaga harta/bendahara (akan mendapatkan pahala) ". 


w 


Z 2 2 2 9 4 E ri lAa A 00 
ANE سی‎ ga ES PN اپو أسَامَةَعَنَبْرَيَدِبَنَعَبَدِاللَعَنَ‎ GG Asa YANG محمد ب‎ SIS 
0 و‎ Z 8 Sa E TET و‎ 3 AN LUA Din stea 2 

1 2 م و 77 2 2A F ANA‏ م 2 
Cab‏ به Jambanan‏ الذي gal‏ لبه أحد المتصَدّقين 


1348. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Seorang bendahara muslim yang amanah adalah orang 
yang melaksanakan tugasnya (dengan baik) ". Dan seolah Beliau bersabda: "Dia 
melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki 
jiwa yang baik, dia mengeluarkannya (shadagah) kepada orang yang berhak sebagaimana 
diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al Mutashaddigin". 


Bab: Pahala Bagi Istri Yang Bersedekah atau Memberi Makan Orang Lain dari Harta 
Suaminya Bukan Dengan Tujuan Kerusakan 


“Á n ER DA 4 AN 2? KE ے‎ hooh CE و‎ CE KAA 
رَضِيَ الله‎ ME AA EA يو‎ EME NG pe SAS AU SAS SA 


4 A 


Le 
وده‎ 23 253 l 2 n272 46 -$ 23 La 7 AR و ے2‎ IG ر‎ Ns z422 
حفص‎ ya عمَرْ‎ SIH a زو‎ Aa gal إذاتَصَدَقتٌ‎ gas ka jasa صل‎ ES 
Pa 


ei ra 
AI b ANGGE NGGEN عَم وَعَنعَابِضَدَرَضِنَ‎ Gabe ENI NAS 
27 3 P ns 
A A 


3, 270 امكو دور‎ A G ر‎ Ba? روم‎ - AG 2 e F < 
SOE 2 37 UK x« مم‎ NÈNG 2 a 2r Ao A PUAN A a 
Jian AN aa as sanan né > 3 as أَطعَمَتٌالْمَر أةمن‎ eLa sake 
1 an 
CEO َلِكَلَدُبِمَا ا كُتَسَب‎ 
A A 


1349. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Manshur dan Al A'masy dari Abu Wa'il dari Masruq dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam yaitu: "Jika seorang wanita 
bershadaqah dari (harta) rumah suaminya". Dan telah menceritakan kepada kami 'Umar bin 
Hafsh telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy 
dari Saqiq dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Jika seorang wanita (isteri) memberikan makanan dari makanan rumah suaminya 
dan bukan bermaksud menimbulkan kerusakan maka baginya pahala atas apa yang 
diinfagkan dan bagi suaminya dan juga bagi seorang penjaga harta/bendahara, akan 
mendapatkan pahala dari apa yang diusahakannya dan bagi isterinya pahala dari apa yang 
diinfaqkannya". 


“ 


- 
BPA 2 و‎ 3 


Mega, Mn at ون كد‎ Ag o 
A Iin ieg SN 


1350. Telah menceritakan kepada kami Yanya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Saqiq dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata,: "Jika seorang wanita (isteri) berinfaq dari makanan 
rumahnya dan bukan bermaksud menimbulkan kerusakan maka baginya pahala dan bagi 
suaminya (pahala) dari yang diusahakannya dan juga bagi seorang penjaga harta/bendahara 
akan mendapatkan pahala seperti itu". 


Bab: Firmam Allah "Adapun orang yang memberikan (hartanya) dan bertaqwa serta 
membenarkan balasan yang terbaik (Surga)...." 


k کو‎ P € gisaz pengi, 
A Ai ai ڪن ماو‎ KAWAWA ماعيل قال حدثني خي عن‎ CSS 


3 
- 14 ل 


A 


MAN SN TIAE TIA ANA AP senja LENS 
BUKAN ANU SENIN sis PEANG ANA ABON Ec 


1351. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
saudaraku dari Sulaiman dari Mu'awiyah bin Abu Muzarrid dari Abu Al Hubab dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada suatu 
hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun (datang) dua malaikat 
kepadanya lalu salah satunya berkata: "Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang 
menafkahkan hartanya", sedangkan yang satunya lagi berkata: "Ya Allah berikanlah 
kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil) " 


Bab: Perumpamaan Orang Yang Dermawan dan Orang Yang Bakhil (Pelit) 


LANJUT 35 بَنْطَاوْسِعَنأبِيِعَ نأي‎ PSIS A BASA ga Pa SA 
PA Gn aan ra, Sen ر‎ Ji AAN din en ANA 
a LAN ير رَضِيَ‎ PN SAS NE KE f SE JA EKA AE Tya 


“ 


Aa IE IA 5 JS GAN 5 Jan Jaa Hala MAL رَسُولَاللَوصَلَ‎ 

OIE ڪل جره حى‎ GYA سَبَقَت‎ GAN A 

“Au we ZE PA 4 A 
ESE A رقت کلمد کات اهو‎ AN : a NA JAK A 


N 


r 


had 9 


KAN قال‎ sg PEE erat SAN بن مس لم عن طاو سف‎ LAS 


NA Paya‏ ان 


1352. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Perumpamaan orang bakhil dengan 
orang yang bershadaqah seperti dua orang yang masing-masing mengenakan baju jubah 
terbuat dari besi". Dan telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan 
kepada kami Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad bahwa 'Abdurrahman 
menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa dia 
mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Perumpamaan bakhil (orang 
pelit bershadagah) dengan munfiq (orang yang suka berinfaq) seperti dua orang yang 
masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang hanya menutupi buah dada 
hingga tulang selangka keduanya. Adapun orang yang suka berinfaq, tidaklah dia berinfaq 
melainkan bajunya akan melonggar atau menjauh dari kulitnya hingga akhirnya menutupi 
seluruh badannya sampai kepada ujung kakinya. Sedangkan orang yang bakhil, setiap kali dia 
tidak mau berinfaq dengan suatu apapun maka baju besinya akan menyempit sehingga 
menempel ketat pada setiap kulitnya dan ketika dia mencoba untuk melonggarkannya maka 
dia tidak dapat melonggarkannya". Hadits ini dikuatkan pula oleh Al Hasan bin Muslim dari 
Thawus (dengan redaksi): "... pada dua baju". Dan berkata, Hanzhalah dari Thawus: "...... 
mengenakan jubah". Dan berkata, Al Laits telah menceritakan kepada saya Ja'far dari Ibnu 
Hurmuz; Aku mendengar Abu Hurairah radliallahu  'anhu dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam: "...... mengenakan jubah". 


Bab: Bagi Setiap Muslim Wajib Bersedekah, Apabila Tidak Memiliki Harta Maka 
Dengan Berbuat Ma'ruf (Kebaikan) 


ANA a EP NAMA Siapa JABA KAG‏ صل ال 
EA LS ISS AN Gana Sela sale‏ 


DL A, 74 


SIAK, Jadi Na NG HA Aan 38432553 


P 


Se An 


1353. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya dari kakeknya 
dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Wajib bagi setiap muslim bershadaqah". 
Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak 
sanggup?". Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi 
dirinya lalu dia bershadaqah". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". 
Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka 
bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Hendaklah dia 
berbuat kebaikan (ma'ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti 
shodaqah baginya". 


Bab: Ukuran Jumlah Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya atau Shadagah dan 
Orang Yang Memberikan Seekor Kambing 


A Pa - D A - e 
5 ر‎ ws ري‎ PA ەر“‎ 2 4 kadi <s < la كرو‎ 18? 2 A AA AA PK 


Layangan (AE Sa SES EL IA 
SAB SA Nb iz AA Sea صل ال ليهو سَلّم عند که َي‎ 


1354. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abu Syihab dari Khalid Al Hadzdza' dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyah radliallahu 
'anha berkata,: Telah diberikan seekor kambing kepada Nusaibah Al Anshariyyah (seorang 
wanita Anshar) lalu dia mengirim sebagian dagingnya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha. Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bertanya: "Apakah ada sesuatu yang kalian miliki (untuk 
dimakan)?". Aku menjawab: "Tidak ada, kecuali apa yang dikirim oleh Nusaibah dari daging 
kambing itu". Maka Beliau berkata,: "Bawalah kemari, karena shadagah itu telah sampai 
kepada tempatnya". 


Bab: Zakat Perak 


Se LAN A ی امال عرو‎ A عيذ نوكر‎ KG 


ra 


A A GG L2 22? 


الخد ري قالقا لولاا 32 A‏ 


NÊNGAH SEN AAS AAS, NE iog 


- 
sa P a 8. 


E BUS AN ڈو میں أَوَاقَصَدَقَه‎ 


2 وم وور 2 2 


الْوَهَّا ب قال حَدَدَنِي kani gé‏ قال اَي عَم و ماعنا يسمي رضي اله Cas ab Za‏ 
Kala GL SAN‏ 


1355. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Amru bin Yaha Al Maziniy dari bapaknya berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al 
Khudriy berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat pada unta 
dibawah lima ekor, tidak ada zakat harta dibawah lima wasag dan tidak ada zakat pada hasil 
tanaman dibawah lima wasag". Telah menceritakan kepada kami Muhammad Al Mutsanna 
telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada saya 
Yahya bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru dia mendengar dari 
bapaknya dari Abu Sa'id  radliallahu 'anhu dia mendengar dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam seperti hadits ini. 


Bab: Harta Yang Wajib Dizakati (Selain Emas dan Perak) 


LA 
£ 7 


Kana AN fiala AJE AS NGANA ا‎ UYA 


2 


Pa <7 SUKA AH: AN 1g 5 seán TAN ó a NG لاسکی کک‎ BLN رضي‎ 
MAWAN uang debina نهو‎ La Aa بون‎ RAK PS LN 


A 


2 


ZA A? LEIA A ab | - 2? 72 
DA EA 26 PES Ea o AA PAI - 2 2 AK 
KANAN ka Na any salagane kaga بنتمَحَاض ڪل‎ 
z A 


1356. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepada saya Tsumaamah 
bahwa Anas radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu 
telah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana apa yang telah 
diperintahkan Allah dan rasulNya, yaitu; "Barangsiapa yang terkena kewajiban zakat bintu 
makhadh namun dia tidak memilikinya sedang yang ada dimilikinya bintu labun, maka 
zakatnya bisa diterima dengan bintu labun dan dia diberi (menerima) dua puluh dirham atau 
dua ekor kambing. Jadi jika ia tidak memiliki bintu makhadh (yang wajib dizakatkan sesuai 
ketentuan) sedangkan yang ada padanya bintu labun maka zakatnya bisa diterima dengan 
bintu labun itu karena dia tidak memiliki yang lain". 


CAP du - G28 ANENE و 0 ر‎ TR Pe ر ر 8 ر ر و‎ 
Kisa بَنْعَبَّاسِ رضي الله‎ D II AAN 
KA GAN اكم دس م‎ i h i aa AAA 


- - PA 
Pd 4 
į- AK وود‎ jan P 2 


A PA AAA س‎ PA 2. EA 
ree Sara SAN TAN بەفو عه‎ San BIL 


1357. Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal telah menceritakan kepada kami Isma'il 
dari Ayyub dari 'Atha' bin Abu Rabah berkata; Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata,: "Aku 
ikut menyaksikan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan shalat 'led sebelum 
khuthbah dan Beliau menganggap bahwa khuthbahnya tidak terdengar oleh jama'ah wanita. 
Akhirnya Beliau mendatangi mereka bersama Bilal yang membentangkan pakainnya lalu 
Beliau memberi nasehat kepada mereka serta memerintahkan mereka untuk bershadagah. 
Maka ada seorang wanita diantara mereka yang memberi shadagah". Ayyub menunjuk pada 
telinga dan tenggorokannya" (maksudnya bersedekah dengan anting dan kalung). 


Bab: Tidak Boleh Menggabungkan Harta Yang Terpisah atau Memisahkan Harta 
Yang Sudah Berkumpul Dengan Tujuan Menghindari Kewajiban Mengeluarkan 
Zakat 


rg 5 £ 


KO A? 136 AN TT a EL A 0 سك‎ Ga a ووو‎ 
BALA a Peng AKAK AAA NG 


NG Nae INAP PUT MEE E RSE 


Pi 
ae 2 
ل‎ g áz A 1237? و گر‎ 
خشية الضد قد‎ CAIR 


1358. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy berkata, telah 
menceritakan bapakku kepadaku, dia berkata, telah menceritakan kepada saya Tsumamah 
bahwa Anas radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu 
telah menulis surat kepadanya berupa ketentuan zakat sebagaimana telah diwajibkan oleh 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Janganlah kamu menggabungkan ternak yang 
terpisah dan jangan pula memisahkan yang sudah berkumpul, karena ingin menghindari 
atau meminimalisir pengeluaran shadagah (zakat) ". 


Bab: Dua Harta Benda Yang Digabungkan Zakatnya Diambil Dalam Jumlah Yang 
Sama 


2 - TAR w WA ر‎ Pa wW ر‎ AL و‎ 5 sa. ر يم‎ 
7 BEN SOSIS UAS, SAE a حَدَنْنَامْحَمَّدبّنَ‎ 


A 


ع ر ا 27 A‏ م l2‏ او ار | سم | رو ور 
Sea gan ANA APA SA‏ وَمَاكَانَمِنَ KN AA benak‏ 
LA‏ 

1359. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan bapakku kepadaku dia berkata, telah menceritakan kepada saya Tsumamah 
bahwa Anas radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu 
telah menulis surat kepadanya berupa ketentuan zakat sebagaimana telah diwajibkan oleh 


Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Dua orang yang telah bercampur (hewan ternak 
keduanya) hendaklah keduanya berdamai dengan menanggung beban yang sama". 


35 


Bab: Zakat Unta 


aaa NG ليدنم لى‎ INGGA AN ai gaya Si 


- 
2 وه 


DE AIA سول اله صل‎ e Gè قد‎ BN da EN بنیز‎ 

PAN Pa TANG NG قا محم‎ PLANG ? 29 AS ken ag, 
e Aya naga 
1360. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Al 


Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Awza'i berkata, telah menceritakan 
kepada saya Ibnu Syihab dari 'Atha' bin Yazid dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu 


bahwa ada seorang 'Arab Badui bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
tentang ('amal) hijrah. Maka Beliau menjawab: "Janganlah begitu, sungguh hijrah itu 'amal 
yang berat. Apakah kamu memiliki unta yang wajib kamu keluarkan shadagahnya?". Orang 
itu menjawab: "Ya, punya". Maka Beliau berkata,: "Maka amalkanlah sekalipun dari balik 
lautan, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalmu sedikitpun". 


Bab: Orang Yang Memiliki Kewajiban Mengeluarkan Zakat Berupa Anak Unta Yang 
Memasuki Umur Dua Tahun Namun Dia TidakMemilikinya 


A Z 


KS كد‎ SISA رضي‎ UN GUS SAS أي قال‎ Sa TN Ce 


ee Aas ال‎ GEA AN GAN NBA, a BULAN رَضِيَ الله‎ 
Nga JA sak daka BAN ea AN EME Jani 


صر م 


KA عند الحقه و عند‎ AN PA LAN ينَدِرَهَمَاوَ لفت‎ Fe JNE akan MCM 


LA 


BAN ena A Ja NA pa ea Sa dang 


LA 


Liga Apin ie NAS وو شعي‎ An Gg نإ ثبو‎ ds 
4 Pe 
AKÚ SIN ie Fine GA AA la 5 22-5 jasi Ke نو‎ TEKS 


e 
- ig 


r 


in BGE pa ian Ke EL A sen 


osn Il pa ji 
1361. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepadaku bapakku dia berkata, telah menceritakan kepada Tsumaamah 
bahwa Anas radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu 
telah menulis surat kepadanya (tentang aturan zakat) sebagaimana apa yang telah 
diperintahkan Allah dan rasulNya Shallallahu'alaihiwasallam, yaitu; "Barangsiapa yang 
memiliki unta dan terkena kewajiban zakat jadza'ah sedangkan dia tidak memiliki jadza'ah 
dan yang dia miliki hanya higgah, maka dibolehkan dia mengeluarkan higgah sebagai zakat 
namun dia harus menyerahkan pula bersamanya dua ekor kambing atau dua puluh dirham, 
dan barangsiapa yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat higgah sedangkan dia tidak 
memiliki higgah namun dia memiliki jadza'ah maka diterima zakat darinya berupa jadza'ah 
dan dia menerima (diberi) dua puluh dirham atau dua ekor kambing, dan barangsiapa telah 
sampai kepadanya kewajiban zakat higgah namun dia tidak memilikinya kecuali bintu labun 
maka diterima zakat darinya berupa bintu labun namun dia wajib menyerahkan bersamanya 
dua ekor kambing atau dua puluh dirham, dan barangsiapa telah sampai kepadanya 
kewajiban zakat bintu labun dan dia hanya memiliki higgah maka diterima zakat darinya 
berupa higgah dan dia menerima dua puluh dirham atau dua ekor kambing, dan barangsiapa 
yang telah sampai kepadanya kewajiban zakat bintu labun sedangkan dia tidak memilikinya 
kecuali bintu makhadh maka diterima zakat darinya berupa bintu makhadh namun dia wajib 
menyerahkan bersamanya dua piluh dirham atau dua ekor kambing". 


Bab: Zakat Kambing 


AE A SAE NGGI SAE BEN EN PEN TAN ڪڍ‎ AS Ska 


z Pd 


PA‏ رضي ANE IE AM BELA‏ ينبس م اله 
NEK Ia jadhe NGE‏ كرض رسو ل Jk AE AN‏ الْمْمَلِمِينَوَالَتِي 
EES OENE AA ENEA AEA A‏ 
ANY AS: SS‏ ساو عم نإل یں و لای 


s 
Pd 
A - 


Ea ee Bo SE kbna Goa JBS BAG Area 


NA Haa م مه‎ 3 {z w PA La KAI Papa tut 1 atw {iz 
کی تن اماما‎ jasnega اتاج اق‎ 
SL ينوم‎ jêne lema PEHA Éo PAEO َإِدَابَلَعَتٌ يَعْنِي سنا ستاو‎ 


w 


فبا حِقَّتَانِ رو IIS HL Gone KE Setya‏ هينبت لبون وف كَل 
AE ANN Ana pakenak‏ ابل كيس AAN oa‏ الكت امن 


4, 


Arta 2 NE NGANA الى | كيه ا‎ 
Dem an peta a a 

To BANG NG Pa E 2 TO ? ge Te ARA 7 Z ر‎ 2 
KE Khk SEL ما كين إل‎ ES Ser ماكة إلى ماكه‎ IRA 


R 3 2 4. z A 5 IV “° 0 2 
KAWA LAM BAN GS UN ab Hiya naib Ji Na NG GAES BEE 


IM 
2 سا‎ - 


Ha NA au تشي‎ YK IAI Na AAN 


1362. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsanna Al 
Anshariy berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dia berkata, telah menceritakan 
kepada saya Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa 
Abu Bakar radliallahu 'anhu telah menulis surat ini kepadanya (tentang aturtan zakat) ketika 
dia mengutusnya ke negeri Bahrain: "Bismillahir rahmaanir rahiim. Inilah kewajiban zakat 
yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam terhadap kaum Muslimin 
dan seperti yang diperintahklan oleh Allah dan rasulNya tentangnya, maka barangsiapa dari 
kaum Muslimin diminta tentang zakat sesuai ketentuan maka berikanlah dan bila diminta 
melebihi ketentuan maka jangan memberinya, yaitu (dalam ketentuan zakat unta) pada 
setiap dua puluh empat ekor unta dan yang kurang dari itu zakatnya dengan kambing. Setiap 
lima ekor unta zakatnya adalah seekor kambing. Bila mencapai dua puluh lima hingga tiga 
puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor bintu makhadh betina. Bila mencapai tiga 
puluh enam hingga empat puluh lima ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu labun betina, 
jika mencapai empat puluh enam hingga enam puluh ekor unta maka zakatnya satu ekor 
higgah yang sudah siap dibuahi oleh unta pejantan. Jika telah mencapai enam puluh satu 
hingga tujuh puluh lima ekor unta maka zakatnya satu ekor jadza'ah. Jika telah mencapai 
tujuh puluh enam hingga sembilan puluh ekor unta maka zakatnya dua ekor bintu labun. Jika 


telah mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh ekor unta maka zakatnya dua 
ekor higgah yang sudah siap dibuahi unta jantan. Bila sudah lebih dari seratus dua puluh 
maka ketentuannya adalah pada setiap kelipatan empat puluh ekornya, zakatnya satu ekor 
bintu labun dan setiap kelipatan lima puluh ekornya zakatnya satu ekor higgah. Dan 
barangsiapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada 
kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkan zakatnya karena hanya 
pada setiap lima ekor unta baru ada zakatnya yaitu seekor kambing. Dan untuk zakat 
kambing yang digembalakan di ea radliallahu 'anhu bukan dipelihara di kandang, 
ketentuannya adalah bila telah mencapai jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh ekor 
maka zakatnya adalah satu ekor kambing, bila lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus 
ekor maka zakatnya dua ekor kambing, bila lebih dari dua ratus hingga tiga ratus ekor maka 
zakatnya tiga ekor kambing, bila lebih dari tiga ratus ekor, maka pada setiap kelipatan 
seratus ekor zakatnya satu ekor kambing. Dan bila seorang pengembala memiliki kurang satu 
ekor saja dari empat puluh ekor kambing maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali 
bila pemiliknya mau mengeluarkannya. Dan untuk zakat uang perak (dirham) maka 
ketentuannya seperempat puluh bila (telah mencapai dua ratus dirham) dan bila tidak 
mencapai jumlah itu namun hanya seratus sembilan puluh maka tidak ada kewajiban 
zakatnya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya". 


Bab: Tidak Boleh Mengeluarkan Sebagai Zakat Kambing Yang Tua, Cacat (Buta 
Sebelah) atau Pejantan Kecuali Bila Dikeendaki Oleh Pemungut Zakat 


ANGGA EN go JUGA SAE Ng Sa A PCEN Nya 


1 


ia PELAN KN saka, Ar ALA Ate testis 
CAPE] ANG GELANG 


1363. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan bapakku kepadaku dia berkata, telah menceritakan kepada saya Tsumamah 
bahwa Anas radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu 
telah menulis ketepatan tentang zakat sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah dan 
rasulNya Shallallahu'alaihiwasallam (yaitu); "Jangan mengeluarkan zakat kambing yang 
sudah berumur tua, yang buta sebelah (cacat) dan jangan pula kambing bibit kecuali bila 
orang yang berzakat mau mengeluarkannya". 


Bab: Mengambil Anak Kambing Betina Sebagai Zakat 


an 


sang KE Pa ao g ا‎ IA 


Pai 


32? Ag 


2 


P 
- 4 A 
- A 


1364. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy. Dan telah diceritakan pula bahwa Al Laits berkata, telah menceritakan 
kepada saya 'Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 
'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Abu Bakar Ash-Shidig 
radliallahu 'anhu berkata,: "Demi Allah, bila mereka tidak mau menyerahkan zakat berupa 
'inaga sedangkan dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, pasti aku akan perangi mereka disebabkan keengganan 
mengeluarkan zakat tersebut". Berkata, 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu: 
"Ketegasan dia ini tidak lain kecuali aku melihat bahwa Allah telah membukakan hati Abu 
Bakar radliallahu "anhu untuk melakukan perang dan aku menyadari bahwa dia memang 
benar". 


Bab: Untuk pembayaran zakat tidak oleh mengambil dari harta mereka yang 
terbaik 


SE BANAWA بن الاسم‎ Sa Sasa IA 3d SACARA 


PETAEN LN ابن ڳاس رضي‎ EKA ESA 
2 A SA p 7 
dasi PUISI JM 33 SENI Co SEL G PRESS 


- 
م م وة La.‏ 


| GN sake EP ABANG, „ÁN Agenda 


A 


Pe b al PA GAN ya a 
ANI 


1365. Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Qasim dari Isma'il bin 
Umayyah dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu 
ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah 
da'wah yang pertama kali lakukan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk 
ber'ibadah kepada Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah bahwa 
Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah 
melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka 
shadaqah (zakat) dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari 
mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) 
dan peliharalah kesucian harta manusia". 


AB | A 
9 2 2 


Waah 


85 PEN 
C 


“ 


Bab: Tidak ada zakat unta yang kurang dari lima dzaud 


<á 


Ren a GA) PEMEGANG يوشت‎ ANA WAKATA 


LA 
>$ 


PEN dat ale‏ رق رَضِيَ SA As NG ka sale KENE AN AN AE‏ وَس 


2 7 
- 


Kei Na Neko BUSA SAS A 


pa 


8. 


صدقه 


1366. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari Abu Sha'sha'ah Al Maziniy dari bapaknya dari 
Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Tidak ada zakat 
pada hasil tanaman kurma dibawah lima wasag, tidak ada zakat harta dibawah lima wasag 
dan tidak ada zakat pada unta dibawah lima ekor". 


Bab: Zakat sapi 


KERANA ا یوما ووب يدير‎ dengah و‎ ana ZA 


k aa وو فا جاه‎ AN بر أو غلا‎ Na KAN Kerana 


IM 


LENAN sadi SBS LS HPA VA GPR AR anak‏ بُقَضَىبَينَ 
Pagar TNE 12? Pua RET 356)‏ 


1367. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Ma'rur bin Suwaid 
dari Abu Dzar radlialahu 'anhu berkata, "Aku sampai didekat Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam ketika Beliau sedang bersumpah: "Demi Dzat yang jiwaku berada 
di tanganNya atau demi Dzat yang tidakada ilah selain Dia, atau sebagaimana Beliau 
bersumpah, tidak ada seorangpun yang memiliki unta atau sapi atau kambing lalu dia tidak 
mengeluarkan hagnya (zakat) melainkanhewan-hewan itu akan diatangkan kepadanya pada 
hari giyamat dalam rupa yang paling besar dan paling gemuk lalu hewan itu akan menginjak- 
injaknya dengan kakinya dan menyeruduknya dengan tanduknya. Setiap kali hewan lain itu 
selesai maka hewan yang pertama akan kembali melakukan seperti itu hingga datang 
keputusan untuk manusia". Dan diriwayatkan pula oleh Bukair dari Abu Shalih dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. 


Bab: Zakat untuk kerabat 


e AN عبد اهنا ي‎ a امقر شق کر الف‎ Ea 


A E” AA 7 2z e وور عار‎ 736 
AIA ES MENANGAN LE ASUS AISI BE رض‎ 


1 


ŻA رو‎ 


E AEA ORPA G مُسَكَقََِةَالْمَسَجَدِوَ‎ AN 
و‎ Ki 2 Pd 
فياطيّب قال اش‎ 


رم ےر 
< 


JL تتَفقُوا مِمَاتْحِبُونَ) قا أَبُو‎ AAN JS As Dn SILANG 


IM 


تجار كو تما يول ( SANG‏ 


A 


HANG AIA MAL SAY, 


KAWA 4 رار‎ r ور ك ر‎ LAN lL 2 ANG 2.22 
Wela جو‎ aana e A) حَاءَ و‎ nd) ESAI ala LAS 


Bon A رت ورم د‎ z AB واس لاو‎ NA LI 
Pr Saga: SELAI سول الله صل‎ 5 JÊG اك الله قال‎ SL قَصَعَهَايَارَسُولَ الله‎ 


EATA SE Ain PNG ES NA Aura L 238 3015 
9 Pa رم م برسم 2م 2-2 ا‎ e 7 o 77 رم‎ 4 PWA BR? + 
E A kli 


1368. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata; Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari 
kalangan Anshar di kota Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling 
dicintainya adalah Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sering mamemasuki kebun itu dan meminum airnya 
yang baik tersebut. Berkata, Anas; Ketika turun firman Allah Ta'ala (QS Alu 'Imran: 92 yang 
artinya): "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai", Abu Thalhah mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah 
berfirman: "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum 
kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai", dan sesungguhnya harta yang 
paling aku cintai adalah Bairuha' itu dan aku menshadaqahkannya di jalan Allah dengan 
berharap kebaikan dan simpanan pahala di sisiNya, maka ambillah wahai Rasulullah 
sebagaimana petunjuk Allah kepadanu". Dia (Anas) berkata,: "Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, inilah harta 
yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu niyatkan dan aku 
berpendapat sebaiknya kamu shadaqahkan buat kerabatmu". Maka Abu Thalhah berkata,: 
"Aku akan laksanakan wahai Rasululloloh. Maka Abu Thalhah membagi untuk kerabatnya 
dan anak-anak pamannya". Hadits ini juga dikuatkan oleh Rauh dan berkata, Yaha bin Yahya 
dan Isma'il dari Malik: "Pahalanya mengalir terus". 


SEN 3 عَنْعِيَاض‎ A BA GAS NG PER sa SAS 
AINI As Ag sala 5 sg Sana Pe 
PRA IBAN EN aab GANG NGA Aa gal اصرف قوط الاس و‎ 

SAS AN كير‎ NANG LN AS JEN JAN KAKI goa abal 
ANN LA a الَجُل‎ bb gas IKEA ES UEA 
يارَسول اله هذه‎ Ia KU GA JAN AS AS 


LA 


SANGANG ڭاقات ياء‎ sed A ابن مَسَعُو دِكَالََعَمْ‎ aA WÉS 


بي 


Saga a yah Be BI A53 عدي حل لي قار‎ SIÉ لصَّدَقَةَوَ‎ basa 


z 


SAE 


A 
wW 
Ih 


GEN OA بم موو رۇ‎ NG ala IE صَلَ‎ LAN قال‎ Ati 


1369. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepada saya Zaid dia adalah putra Aslam 
dari 'Iyadh bin 'Abdullah dari Abu Sa'id Al Khurdri radliallahu 'anhu; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam keluar menuju lapangan tempat shalat untuk melaksanakan shalat 
'ledul Adhha atau 'ledul Fithri. Setelah selesai Beliau memberi nasehat kepada manusia dan 
memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat seraya bersabda: "Wahai manusia, 
bershadagahlah (berzakatlah) ". Kemudian Beliau mendatangi jama'ah wanita lalu bersabda: 
"Wahai kaum wanita, bershadagahlah. Sungguh aku melihat kalian adalah yang paling 
banyak akan menjadi penghuni neraka". Mereka bertanya: "Mengapa begitu, wahai 
Rasulullah?". Beliau menjawab: "Kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian 
(suami). Tidaklah aku melihat orang yang lebih kurang akal dan agamanya melebihi seorang 
dari kalian, wahai para wanita". Kemudian Beliau mengakhiri khuthbahnya lalu pergi. 
Sesampainya Beliau di tempat tinggalnya, datanglah Zainab, isteri Ibu Mas'ud meminta izin 
kepada Beliau, lalu dikatakan kepada Beliau: "Wahai Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, 
ini adalah Zainab". Beliau bertanya: "Zainab siapa?". Dikatakan: "Zainab isteri dari Ibnu 
Mas'ud". Beliau berkata,: "Oh ya, persilakanlah dia". Maka dia diizinkan kemudian berkata,: 
"Wahai Nabi Allah, sungguh anda hari ini sudah memerintahkan shadagah (zakat) sedangkan 
aku memiliki emas yang aku berkendak menzakatkannya namun Ibnu Mas'ud mengatakan 
bahwa dia dan anaknya lebih berhak terhadap apa yang akan aku sedekahkan ini 
dibandingkan mereka (mustahig). Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Ibnu 
Mas'ud benar, suamimu dan anak-anakmu lebih barhak kamu berikan shadagah dari pada 
mereka". 


Bab: Tidak ada zakat kuda atas seorang Muslim 


2 2 loaz 2 2 5 2, 2 0 4 22 ZG اسم‎ 
PG ar Ae beras LANG Kanaan MAE A 


Pp 


AI DAA NE jan GAMA NGANG صل لكيهو ملم‎ LAN عَنَُكَالَكَالَ‎ KAN Ge 55 53 ag 


1370. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Dinar berkata; Aku mendengar Sulaiman bin Yasar 
dari 'Irak bin Malik dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim pada 
kuda dan budaknya". 


Bab: Tidak ada zakat budak atas seorang Muslim 


AR ا‎ 


PEA A S 0 Ka و‎ p RAW 

Es ; PE SA NGA ERA حد‎ 
سد ب اس 72 23 شنت :2 و2‎ 54 LG 

K PENA 3S nahi BEA ag dagu AN Jeg 


07 وو 
KAN‏ 


SEE da gal Ary Naga KE يرةَرَضي‎ PE EM bg 
am PAN PEERY EREA) 


1371. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Khutsaim bin 'Irak berkata, telah menceritakan bapakku kepadaku dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Dan diriwayatkan pula, telah 
menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin 
Khalid telah menceritakan kepada kami Khutsaim bin 'Irak bin Malik dari bapaknya dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Tidak ada kewajiban zakat 
bagi seorang muslim pada budak dan kudanya". 


Bab: Sedekan untuk anak yatim 


Pari “4 


Sa سار‎ Se PANA DANG SAS 4 AKA Kara 5 


PAK AA e 
Vga 3 SAN ira LE َبَعْدِيمَايْفْكَمُ‎ AS ia LE LISA حو‎ Kia, 


AA 


1 Mn unbk 
da s 


r w 4 


BTN HJ pa MELUAS) AN MG WEE sega 


7 2 


aE Ei eb N BNN حَاصر‎ E SENG, SAGA 


Jika PER AA NGANG Veda 


Gi Jaa KE Ladak ha Pat La pki La bagai IE nat JUN‏ كُمَا 
BEA KS SEN Ge JAR sela AAA JAGA‏ 


1372. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya dari Hilal bin Abu Maimunah telah menceritakan kepada kami 'Atha' 
bin Yasar bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu menceritakan bahwa 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam suatu hari duduk diatas mimbar dan kami pun duduk 
didekatnya lalu Beliau berkata,: "Sesungguhnya diantara yang aku khawatirkan terjadi pada 
kalian sepeninggalku adalah apabila telah dibuka untuk kalian (keindahan) dunia serta 
perhiasannya". Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata,: "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan 
dapat mendatangkan keburukan?". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam terdiam. Dikatakan 
kepada orang yang bertanya tadi: "Apa yang telah kamu lakukan, kamu mengajak Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berbicara yang membuat Beliau tidak berbicara kepadamu". Maka 
kami melihat bahwa wahyu sedang turun kepada Beliau. Abu Said berkata,: "Beliau 
mengusap keringatnya yang banyak lalu berkata,: "Mana orang yang bertanya tadi?". Lalu 
nampak Beliau memuji Allah seraya bersabda: "Kebaikan tidak akan mendatangkan 


keburukan. Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dapat membinasakan 
atau dapat mendekatkan kepada kematian kecuali seperti (ternak) pemakan dedaunan hijau 
yang apabila sudah kenyang dia akan memandang matahari lalu mencret kemudian kencing 
lalu dia kembali merumput (makan lagi). Dan sungguh harta itu seperti dedaunan hijau yang 
manis. Maka beruntunglah seorang muslim yang dengan hartanya dia memberi orang-orang 
miskin, anak yatim dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) ". Atau seperti yang 
didabdakan oleh Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Dan sesungguhnya barangsiapa yang 
mengambil harta dunia tanpa hak ia seperti orang yang memakan namun tidak pernah 
kenyang dan harta itu akan menjadi saksi yang menuntutnya pada hari giyamat". 


Bab: Zakat untuk suami dan anak yatim yang beradam dalam pengasuhannya 


PES LANG NIA حفص‎ AE SAS 


gh‏ ر جك 


BERAS اهبحن أبي‎ A CAN YA NA 
Ka 3 م‎ ° 22 2 11 Pa 0 ر‎ 2 lolo Z x A و‎ 27 
كنت ف المَسجد فر أ يت التب صلى الله‎ ENG AS Asa 

MIT 22 ° ر عور‎ 4 Rr ريت فر‎ sintya 2 A ر‎ 54 7 
SAI يكزي دقعيو‎ Aa PEN ANN ولا‎ SINDEN 


AN A AS BAN‏ ص اله و صلم 


22 1 


et DIAN AE IN, جتي همر‎ AAA ANGE JAN TAI 
dea ah NG يو‎ PAN 5 BEBAN Sts PAR غل‎ 


At 


مَنْهُمَاقا لي ANG SEA ET JANGGA A‏ نِأَجْر الَقَرَابةو اجر الصدَكة 


1373. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada saya Syagig 
dari 'Amru bin Al Harits dari Zainab isteri 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata,, lalu dia 
menceritakannya kepada Ibrahim. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya 
Ibrahim dari Abu 'Ubaidah dari 'Amru bin Al Harits dari Zainab isteri 'Abdullah radliallahu 
'anhua sama seperti ini, berkata,: "Aku pernah berada di masjid lalu aku melihat Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam. Kemudian Beliau bersabda: "Bershadagahlah kalian walau dari 
perhiasan kalian". Pada saat itu Zainab berinfag untuk 'Abdullah dan anak-anak yatim di 
rumahnya. Dia ('Amru bin Al Harits) berkata,:: Zainab berkata, kepada 'Abdullah: 
"Tanyakanlah kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam apakah aku akan mendapat 
pahala bila aku menginfagkan shadagah (zakat) ku kepadamu dan kepada anak-anak yatim 
dalam rumahku". Maka 'Abdullah berkata,: "Tanyakanlah sendiri kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam ". Maka aku berangkat untuk menemui Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam dan aku mendapatkan seorang wanita Anshar di depan pintu yang 
sedang menyampaikan keperluannya seperti keperluanku. Kemudian Bilal lewat di hadapan 
kami maka kami berkata: "Tolong tanyakan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, apakah 
aku akan mendapat pahala bila aku meninfagkan shadagah (zakat) ku kepada suamiku dan 


kepada anak-anak yatim yang aku tanggung dalam rumahku?". Dan kami tambahkan agar 
dia (Bilal) tidak menceritakan siapa kami. Maka Bilal masuk lalu bertanya kepada Beliau. Lalu 
Beliau bertanya: "Siapa kedua wanita itu?". Bilal berkata,: "Zainab". Beliau bertanya lagi: 
"Zainab yang mana?". Dikatakan: "Zainab isteri 'Abdullah". Maka Beliau bersabda: "Ya benar, 
baginya dua pahala, yaitu pahala (menyambung) kekerabatan dan pahala zakatnya". 


AAR AE تنك يقت ا‎ Saba NGE ln ا‎ = 3? nn 
e Ka E ر‎ E 22 

bana Nb Ie قال أئفقي‎ AA Ss WA ea 

2 ANG م‎ FÎ 


1374. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami 'Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Ummu Salalah dari Ummu Salamah 
berkata; Aku berkata,: "Wahai Rasulullah, apakah bagiku pahala bila aku menginfaqkan harta 
untuk anak-anak Abu Salamah padahal mereka itu anak-anakku?". Maka Beliau bersabda: 
"Berinfaqlah untuk mereka dan kamu akan mendapatkan pahala dari apa yang kamu 
infaqkan buat mereka". 


Bab: Firman Allah "...untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah..." 


-2 


TANGEN ge agé ANE 3 NIS PLB AAL PAS 


IE EA AE AJA jak AN جمیل‎ Nenen am Nn 


WI, Tan PERLA ik a NA a AN AN AAN ANA 
الْمُطَلِبٍ‎ EL AN AA ST AAN SE Aa 


J8 sen BEN aa Bina ga da yaa aiet ál fál 253 


2? 2 


a Kena é Sotti AV ta sadé GE ESA 


1375. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan untuk 
menunaikan shadagah (zakat). Lalu dikatakan kepada Beliau bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Al 
Walid dan 'Abbas bin 'Abdul Muthalib tidak mau mengeluarkan zakat. Maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Apa yang bisa mengingkari Ibnul jamil tidak 
mengeluarkan zakatnya sebab dahulunya dia fagir namun kemudian Allah dan RasulNya 
menjadikannya kaya? Adapun Khalid, sungguh kalian telah menzhalimi Khalid, padahal dia 
telah menghabiskan baju-baju besi dan peralatan perangnya untuk berjuang di jalan Allah. 
Adapun 'Abbas bin 'Abdul Muthalib dia adalah paman Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, 
namun demikian dia tetap wajib berzakat dan juga kewajiban lain serupa zakat (sebagai 
kemuliaan) ". Dan hadits ini diperkuat oleh Ibnu Abu Az Zinad dari Bapaknya, dan Ibnu Ishag 
berkata dari Abu Az Zinad, "Baginya tetap wajib berzakat dan juga kewajiban lain serupa 


zakat", dan Ibnu Juraij berkata: "Telah diriwayatkan kepadaku dari Al A'raj dengan hadits 
yang serupa. 


Bab: Manjaga diri dari meminta-minta 


A A A wi 7 
2 م ني > م5‎ OA 2 <s Z ووو ا اونا عاب شه‎ Gia AA 
22? 


4 NG جنا‎ AG يولم‎ A2 PIETE A pian San 


2 Pd 


a saki A PN ai KGJ Unila un abis Jk Ambi 


هوم AZAN! 2 A‏ چ رگ ار 
s‏ عه الله Sya AN da ani A‏ يَتصَبر Aya‏ د الله 2 PAGA LA‏ 


1376. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsiy dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 
'anhu bahwa ada beberapa orang dari kalangan Anshar meminta (pemberian shodagah) 
kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau memberi. Kemudian mereka 
meminta kembali, lalu Beliau memberi. Kemudian mereka meminta kembali lalu Beliau 
memberi lagi hingga habis apa yang ada pada Beliau. Kemudian Beliau bersabda: "Apa-apa 
yang ada padaku dari kebaikan (harta) sekali-kali tidaklah aku akan meyembunyikannya dari 
kalian semua. Namun barangsiapa yang menahan (menjaga diri dari meminta-minta), maka 
Allah akan menjaganya dan barangsiapa yang meminta kecukupan maka Allah akan 
mencukupkannya dan barangsiapa yang mensabar-sabarkan dirinya maka Allah akan 
memberinya kesabaran. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang 
yang lebih baik dan lebih luas daripada (diberikan) kesabaran". 


عر اللا ماو ماو 0 ر Â‏ و Ta‏ م £7- Gan LG A LEN‏ 

MEA عَنا ي هر يرةرضي‎ ANE uE A pi nana 
2 22 KM لو‎ ba. ءءء‎ - 27 31 PENES م‎ TATS 0 

KSS SAI Va تَفْسِي‎ SI GA ya WA ول سمل‎ 


ot Ts, ra a TA? z 

A RA ER YA 5006 

1377. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh 
seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari kayu bakar dan dibawa dengan 


punggungnya lebih baik baginya daripada dia mendatangi seseorang lalu meminta 
kepadanya, baik orang itu memberi atau menolak". 


4 


wi ee SANGA عَنَأَبِيدِعَنَ الوم‎ SAM SS ESA سی‎ PA SS 


La "KA AK Sen L; ih Pon ae SAN Nasa 


ALAN اغط‎ CA MATA A 


1378. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah 
menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Az Zubair bin Al 'Awam radliallahu 
'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tanganNya, sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu dia mencari seikat kayu 
bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia menjualnya lalu Allah 
mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada 
manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya". 


A - 


ga 5 ل‎ SA و و‎ AN 24 Pa ٠ AMBK I 
inab Kana 5 IN NGE E يُونسعَنّالزّهرِيَ‎ BA عب دالا‎ 


a 


واا وغد 


Jaten PA Na عَلَيهوَسَلَمَ‎ KANE سول الله صل الک‎ SENTRA A 5 1 
AGAN) Ha MN pe Fed pa JNE 3 MAYA Lg 
ae SAN NK ea as: Bok AH 


72 و 


KAI ang bi 55 FA بَعْدَكَ‎ KAN NA CLAE AEA 
Bas 2 KANG BEAN دَعْمَرَرَضِيَ‎ AKA yi TAN 0 BLANK Ss يدق‎ KL BLN رَضِيَ‎ 


Ae TT jan‏ ليد لاق 


GP ال صل اليه وسم حَنّى‎ ya AA EN yA KESAN gg Sa SA 


1379. Dan telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair 
dan Sa'id bin Al Musayyab bahwa Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata,: "Aku pernah 
meminta sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam lalu Beliau memberiku. 
Kemudian aku meminta lagi, maka Beliau pun memberiku kembali. Kemudian aku meminta 
lagi, maka Beliu pun masih memberiku lag seraya Beliau bersabda: "Wahai Hakim, 
sesungguhnya harta itu hijau lagi manis, maka barangsiapa yang mencarinya untuk 
kedermawanan dirinya maka harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang 
mencarinya untuk keserakahan maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang 
yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di 
bawah". Hakim berkata: "Lalu aku berkata, (kepada Beliau): "Wahai Rasulullah, demi Dzat 
yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak akan mengurangi hak seorangpun (yang 
meminta) setelah engkau hingga aku meninggalkan dunia ini". Suatu kali Abu Bakar pernah 
memanggil Hakim untuk diberikan sesuatu agar dia datang dan menerima pemberiannya. 
Kemudian 'Umar radliallahu 'anhu juga pernah memanggil Hakim untuk memberikan sesuatu 
namun Hakim tidak memenuhinya. Maka 'Umar radliallahu "anhu berkata,: "Aku bersaksi 
kepada kalian, wahai kaum Muslimin, tentang Hakim. Sungguh aku pernah menawarkan 
kepadanya haknya dari harta fa'iy (harta musuh tanpa peperangan) ini agar dia datang dan 
mengambilnya. Sungguh Hakim tidak pernah mengurangi hak seorangpun setelah Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam hingga dia wafat". 


Bab: Seseorang yang Allah beri sesuatu tanpa meminta dan tanpa berlebihan 


ر يمور و و ی بر قاور gang Api‏ 7 > 2 2 سي و 3422244 م 7 0 
as A YAN A Sa‏ ال ليٿ gan b MAH KE pe‏ رضي الله 
NA EE‏ ل ,2 ga LA‏ رام E r‏ ب ا z‏ ر رسعو A 5 EA‏ 
LA JBS‏ عْمَرَ يَقول كَانَرَسُو ل اله صل la BAE‏ يُعَطِييِي الْعَطَاءَفَاْقَول أْعَطدِمَنَهِوَ 


NGNG ف وَلَاسَابل فَخُذَّمُوَ‎ AR AE هدا الّمال ت 4و‎ RIS Lana BI 
Sada II نث غبر‎ 9 J لخد هإذ جاء من هد‎ tra | 


- 


BE KA 
1380. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Az Zuhriy dari Salim bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata; Aku mendengar 'Umar berkata,: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah 
memberiku suatu pemberian lalu aku berkata kepada Beliau: "Berikanlah kepada orang yang 
lebih faqir dariku". Maka Beliau bersabda: "Ambillah. Jika telah datang kepadamu dari harta 
ini sedangkan kamu bukan orang yang akan menghambur-hamburkannya dan tidak pula 
meminta-mintanya, maka ambillah. Selain dari itu maka janganlah kamu menuruti nafsumu". 


Bab: Meminta kepada manusia untuk berlebih-lebihan 


PA 4 - - 4 
ANN ” ور‎ KO Ia NS ده الله ی أ رو هه‎ ANT UYA 2 AA > ABANG 
PERMATA PI lake RITAN بن تحير حد‎ gara حدثنا‎ 
AG kid A 4 4 7 حت و‎ A E A PAY 

2 7 KANG NA س 2- وه درس‎ SUA? Sa ME و م‎ 22 22 A 


- 


A < 7 
4 


A, A - seh 2 RA 25 US 2 Ag 22 2 - © 5 و‎ ai 0 AY 
PE تدنو 33 الْقِيَامَة حَتى‎ IMAN و قال‎ AE ف و جهو مر‎ AANG 3336 ES الاس‎ 


2 عو 2 


A 
AGA NG Toy او ا‎ D GA A - A AP Para اه يام‎ SEKIAN ادم‎ A 


2 r 70 an Pa 
24 Z 2 23? و ور‎ pak | Pa 4 W 4 4 
AB EN SU KAK SAS a 
4 < 
حتى د‎ NU بين‎ wa "TJ a Q كبن 2 دی 7 دی بن‎ 
- A > 5 x 


Z 
BaL ر یر و‎ ٣ ور‎ NG ARE NA :رود لكل هوري و‎ 4 7 
ELASTIS HAN Jala ماما خم‎ KIA BANI, 
A A 


| لام عابر لل‎ E 1 ب‎ E یک‎ 24 D 5 » 3 575 r l7 ام و‎ 
BELI رضي‎ EN PEG PN ملم‎ NE التَعَمَانْبَّنِرَاشْدِعَنْ‎ 
AA gala IE TEA 


1381. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far berkata: Aku mendengar Hamzah bin 'Abdullah bin 
'Umar berkata: Aku mendengar: 'Abdullah bin 'Umar radliallahu "anhu berkata: Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Senantiasa ada seorang yang suka meminta-minta 
kepada orang lain hingga pada hari giyamat dia datang dalam keadaan wajahnya terpotong 
(bagian) dagingnya". Dan Beliau juga bersabda: "Matahari akan didekatkan pada hari 
giyamat hingga keringat akan mencapai ketinggian setengah telinga. Karena kondisi mereka 
seperti itu, maka orang-orang memohon bantuan (do'a) kepada nabi Adam, Musa, kemudian 
Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam". 'Abdullah bin Shalih menambahkan telah 
menceritakan kepada saya Al Laits telah menceritakan kepada saya Ibnu Abu Ja'far: "Maka 
Beliau memberi syafa'at untuk memutuskan perkara diantara manusia hingga akhirnya 


Beliau mengambil tali pintu (surga). Dan pada hari itulah Allah menempatkan Beliau pada 
kedudukan yang terpuji yang dipuji oleh seluruh makhlug yang berkumpul". Dan berkata, 
Mu'allaa telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari An-Nu'man bin Rasyid dari "Abdullah 
bin Muslim saudara dari Az Zuhriy dari Hamzah bahwa dia mendengar Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tentang masalah ini". 


Bab: Firman Allah "...mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak..." 


22227A‏ و 


PELAN en BALA Laki 3 محمد بز ټاو قال و‎ KAB aa GS حن مهال‎ s2 Ca 
کين الي‎ NT LE رو ملم قال يس الم کين الي کر‎ 
BEI nL A 1 


1382. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Ziad berkata: Aku mendengar Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Bukanlah disebut miskin 
orang yang bisa diatasi dengan satu atau dua suap makanan. Akan tetapi yang disebut miskin 
adalah orang yang tidak memiliki kecukupan namun dia menahan diri (malu) atau orang 
yang tidak meminta-minta secara mendesak". 


Pa Pai EATA Sa EA کک‎ BL ja SAS 


A 


TA ANAN خا‎ sa A EL IE it NIS كي ي‎ 


P 
2 سی‎ 7 


SE KAN NGABA JH 0 : ifai 
MANA SIN قيلَ و قالۇ‎ 


1383. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin 'Ulayyah telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hadzdza' dari Ibnu Asywa' dari 
Asy-Sya'biy telah menceritakan kepada saya Penulis Al Mughirah bin Syu'bah berkata, 
Mu'awiyah menulis surat kepada Al Mughirah bin Syu'bah (yang isinya): "Tuliskanlah untuk 
aku sesuatu yang kamu dengar dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ". Maka dia menulis 
untuknya: "Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: " Allah membenci 
untuk kalian tiga hal: "Orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya, menyia- 
nyiakan harta dan banyak bertanya". 


ر ر AR‏ 2 224 4 ر يم 2a,‏ و و و 2 7 La‏ 
DENK ngan Wan RI Sean‏ 
MA AAS Me‏ 3 بيه فالعا سول الله صل الم و وسل َر طاو أا 


P 


PA 
ر رو‎ w ر‎ 


Maa ا اا‎ ya ول الصا‎ ne 


ISS AM Mate ZA an‏ ماك Sa ANAA Nga‏ لِمَاقَالَ 


NE AN BA NGANG gi يار‎ ian In 


22 a 
wa Es 2 ANG VA KAA ARA alo د كه‎ 243 LAAL, 
4 SYAN SoN EÁ سول‎ 8 PANI NAH PUH مل ماقا ل فكت قيا‎ 


r 


f K KI pA KG A 


B iba Sa WA NEGAK KAT عَنَأبِيهِعَنَصَالَِعَنّ‎ pey 


A 


ta عه لاه‎ Eh 227 و و 23 رار‎ 
IYA كفي‎ PER Aa 
Ji Ja NANA EA ا بو‎ re فك‎ dls ANG JE 


r 


A 7 و‎ ALA Dr. Sah Per Pa 
Vine gaga NG JS 366 


1384. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ghurair Az Zuhri telah menceritakan 
kepada kami Ya'gub bin Ibrahim dari bapaknya dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab 
berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amir bin Sa'ad dari bapaknya berkata, "Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam memberikan suatu harta dari shadagah sedangkan saat itu aku 
sedang duduk di tengah-tengah mereka. Saat itu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
membiarkan dan tidak memberi seorang pun dari mereka, padahal orang itu adalah yang 
paling menakjubkan aku diantara mereka yang hadir. Maka aku menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dan aku mendekati beliau seraya aku bertanya: "Wahai Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, bagaimana dengan si fulan?. Demi Allah sungguh aku 
memandangnya dia sebagai seorang mu'min. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam membalas: 
"atau dia muslim?". Kemudian aku terdiam sejenak lalu aku terdorang untuk lebih 
mengetahui apa yang dimaksud Beliau Shallallahu'alaihiwasallam, maka aku ulangi 
ucapanku: "Wahai Rasululloh Shallallahu'alaihiwasallam bagaimana dengan si fulan?". Demi 
Allah, sungguh aku memandangnya sebagai seorang mu'min. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
membalas: atau dia muslim? Aku masih terdiam sejenak lalu aku terdorang lagi untuk lebih 
memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku: "Wahai Rasululloh 
Shallallahu'alaihiwasallam bagaimana dengan si fulan?" Demi Allah, sungguh aku 
memandangnya sebagai seorang mu'min. Lalu Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menjelaskan: 
"Sungguh aku memberikan kepada seseorang atau selain dia lebih aku sukai dari pada 
memberi kepada dia karena aku takut kalau dia akan dicampakkan mukanya ke neraka". Dan 
dari bapaknya dari Shalih dari Isma'il bin Muhammad bahwa dari berkata: Aku mendengar 
bapakku menceritakan sepereti ini yang dia ceritakan dalam hadits yang diceritakannya: 
Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memukulkan kedua tangannya lalu 
mengumpulkannya diantara leher dan pundaknya kemudian bersabda: "Dengarlah Sa'ad, 
sungguh aku memberikan kepada seseorang ....". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: (OS. 
Asy-Syu'ara ayat 94) artinya: "Dibalik (wajah mereka) lalu dibenamkan". Sedangkan (Al Mulk 
ayat 22) artinya: "Seseorang dikatakan terjungkal bila perbuatannya tidak realistis dan jika 
dia benar berbuat kamu akan mengatakannya Allah menjungkalkan wajah orang itu begitu 
juga aku". 


PAN ا‎ 


D a a ANA PA ALE KAWA Ka CAS 35- 
EE SEN ES Pra : GN ka sa AAN PA a 
KEWAN AE ga PARA aa 56 ga SAE PANG 3 
SENJA sas sae 


1385. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada saya Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bukanlah disebut miskin orang berkeliling 
meminta-minta kepada manusia dan bisa diatasi dengan satu atau dua suap makanan atau 
satu dua butir kurma. Akan tetapi yang disebut miskin adalah orang yang tidak mendapatkan 
seseorang yang bisa memenuhi kecukupannya, atau yang kondisinya tidak diketahui orang 
sehingga siapa tahu ada yang memberinya shedagah atau orang yang tidak meminta-minta 
kepada manusia". 


PERDANA حَدَدتا‎ A Ng ata An ربن‎ wW ALE AN 


AR KAMI Jera Pa SAN YI la sala ziz BISA 
و‎ PA: z2 3 عل‎ Ie ML 1G A ررر کے 187 م2426‎ 3 
RS RA كيسان كبر‎ ANE قال بُو‎ MEN JUS AI حير‎ GAES يا كلو‎ 
PA INN 


1386. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiats telah menceritakan 
kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada 
kami Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya lalu pergi. Kata Beliau: ke 
gunung lalu dia mencari kayu bakar kemudian dia menjualnya lalu dari dia dapat makan dan 
bershadagah lebih baik baginya daripada meminta manusia". Berkata, Abu 'Abdullah Al 
Bukhariy: Shalih bin Kaisan lebih tua dari pada Az Zuhriy dan dia semasa hidupnya bertemu 
dengan Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma. 


Bab: Mentaksir buah 


KE NE BIAN Ks aa KANANG 
Ssi TAG AN ga AED 65312 agak Neg NA AA) 
ala ja LA Io PAI PAN ni rate ba ane e 


an in DEAL SES E u IA AS 
A 


AG UU 7 2 PA < IARA no S رھ ر ر ص ر و ا ر رر ور‎ 
PAN jes Aa CB فَلْيَعْقَلِهُفَعََلْمَاهَاوَ‎ najana 16 GA GAS LA يقو‎ 


Gal sa, AAS SES Ga Aan das la ya Mat, DJ ANA sai 5 
Jigs Gas SA IN 7 55 G Es ENI, PER SAS si PAN HÉ AA 
Se auta Kas PN Ke dela sadé NGA 


4 EE GTA 0 AKu - وس و دا باع 2 عر‎ 2 5 
Ke nga isik وسكا‎ aa Sa; LG 


A‏ ا 


AK cs p azla NG ki ? و ور‎ 83 
AE AAU Na e (AP Tae SANA BH 


IP SN,‏ الْحَارث بي pt PANAI GA‏ قد 
P 5 AS, 5‏ 
sepatan batas Nk saé NGA ane ALE Éo‏ 


Ana BAR A aa 


1387. Telah menceritakan kepada kami Sahal bin Bakkar telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari 'Amru bin Yahya dari 'Abbas As Sa'adiy dari Abu Humaid As Sa'adiy berkata, 
Kami mengikuti perang Tabuk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika sampai di 
lembah perkampungan suatu kaum, disana ada seorang wanita yang sedang berada di 
kebunnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepada para sahabatnya: 
"Taksirlah buah pohon kurma ini?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menaksir 
pohon kurma itu sekitar sepuluh wasag. Lalu Beliau berkata, kepada wanita itu: "Hitunglah 
berapa kira-kira yang harus kamu keluarkan zakat dari kebun kurmamu itu". Ketika kami 
sampai di Tabuk, Beliau bersabda: "Malam ini akan berhembus angin yang sangat kencang. 
Oleh karena itu jangan ada yang keluar seorangpun dari kalian yang berdiri dan bagi yang 
membawa unta agar mengikatnya". Kamipun mengikat unta-unta kami dan kemudian angin 
berhembus. Tiba-tiba ada seseorang berdiri hingga angin menerbangkanya ke gunung Thoy'i. 
Kemudian raja negeri Ailah menghadiahkan seekor baghol putih kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan memberi Beliau pakaian burdah (pakaian selimut untuk melindungi 
Beliau dari udara dingin) dan Beliau menulis surat untuknya di negeri mereka. Ketika Beliau 
kembali ke perkampungan kaum, Beliau berkata, kepada wanita tadi: "Berapa banyak kurma 
kebunmu?". Wanita itu menjawab: "Sepuluh wasag sesuai taksiran Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Aku ingin segera kembali 
ke Madinah. Siapa yang mau segera kembalike Madinah bersamaku, maka berkemaslah". 
Ketika Ibnu Bakkar mengucapkan sesuatu kalimat yang maknanya memuji Madinah, Beliau 
berkata: "Ini adalah Thabah" (sebutan untuk kota Madinah). Ketika melihat gunung Uhud, 
Beliau berkata: "Ini adalah sebuah gunung yang kita mencintainya dan diapun mencintai kita. 
Maukah kalian aku beritahu tentang rumah orang Anshar yang paling baik?". Mereka 
menjawab: "Mau". Maka Beliau berkata: "Rumah Bani An-Najjar, kemudian Bani 'Abdul 
Ashal kemudian Bani Sa'adah atau Bani Al Harits bin Al Khazraj dan untuk setiap rumah 
Anshar ada kebaikan padanya". Dan berkata Sulaiman bin Bilal: dari 'Amru: "kemudian 
rumah Bani Al Harits, kemudian Bani Sa'idah." Dan berkata Sulaiman: dari Sa'ad bin Sa'id dari 
'Umarah bin Ghoziyah dari "Abbas dari bapaknya dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
berkata: "Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kamipun mencintainya". Berkata, 


Abu 'Abdullah Al Bukhariy: "Setiap kebun yang ada pagar pembatasnya disebut hadigah. 
Sedang yang tidak memiliki pagar pembatas tidak disebut hadigah". 


Bab: Sepersepuluh untuk tanaman yang penyiramamannya dengan air hujan 


2x. P 


ia ha‏ مزج SE‏ باونو هب Aa 5. BARAN‏ عَنَسَالِم 
KALA A‏ : يَهِوَسَلَمَكَالَفِيمَاسَكَتَ ki Waa bea WB‏ 
AI Asi PAN SA, TEA ANE ês‏ پو AK PARA Me BA‏ 
Sa‏ وَّلِيَعْنِي APA An Ma PS DAN KIE AGA [AYE EA‏ 
AA RAN‏ يفضي KALA SAN pt SS A, NE‏ : 
AWANE, ARA NANA Na KA ai‏ 


1388. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az 
Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, 
atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan 
tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata: "Ini adalah tafsiran 
pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadits Ibn 
Umar, "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau 
menjelaskan hal ini: "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan 
penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang- 
orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau 
shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal. 


Bab: Tidak ada zakat yang kurang dari lima wasag 


PN 


2 Z Z Z 07 07 
1 3 Suga ققد‎ Sa Pee ANGEN 7 SEE PEN La data 


A 


KS IE a ga NN ea DX kN ea Nana gê sê aki 


A E وآ ف ال ِن‎ ONE EE a ON laga akta bi 


Z 


3 
N 
ENG 


LA 


A 


kE 2 ر ممق‎ pi خم‎ Ag HAK 04 MANG La tah, - 
IE NA AA PUS a NY JG pa ARA NUSA 2G, 
pose PIA IS dad أبَدَافي‎ 


1389. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
telah menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya 
Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu 
Sa'id Al Khudriy dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil 


tanaman kurang dari lima wasag, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak 
ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waag ". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhari: "Ini 
tafsiran awal ketika Beliau bersabda: ""Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima 
wasag". Kemudian yang dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa yang 
ditambahkan oleh perawi yang dikenal kuat atau ang mereka jelaskan". 


Bab: Mengambil zakat kurma ketika telah masak 


1 2 A 5 72 PA 2 2 RAWA ر‎ A AN SA 2 A 2 ر ر وام‎ 
AH Iera ABI esa حَدَنَمَاعمَرُ بن محمد بن‎ 
28 adi 7 2 ga ر د ھت ر کے کو ر ر ار‎ MEA? AA ا‎ Au ام‎ 
Sea عليه و سلم يۇق بالتمر‎ SAN کان رسو‎ AR 3 33 3 ي هر‎ NE 
AE 5 الک و الک‎ iá 2452 AENG 7 - a 242 3 2z We A 
الحسّين ر ضى الله‎ Sa فجَعل‎ ya ya عند هکو‎ mas jis قيجي ءْهَذابِتَمْرِووَهَذَامِ نكم‎ 
21234 ر‎ GA رو‎ ot Lt . e) rll رر‎ 2 STN LA د | ر ار‎ 
سول الله صل الله عليه‎ AI Kg gas Lama فا حَذ أ‎ LAN بذلك‎ KS 
nal o ر‎ EL UNP م و‎ ag. GG. AE a کے ا ر اس‎ ig Wi 2 8. 
SIANG AS UNAS a اله‎ je وَسَلَمَ فَأَخْرَجَهَامِنَ فيهفقَالَ أمَاعَلِمَتَأنَ ال محمد‎ 
1390. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Muhammad bin Al Hasan Al Asadi telah 
menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Thahman 
dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: "Suatu hari 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah diberikan (menerima) zakat kurma ketika masa 
panen yang ketika itu seseorang membawa zakat kurmanya dan yang lain juga membawa 
zakat kurmanya sehingga kurma-kurma itu menumpuk karena sangat banyaknya. Tumpukan 
itu menjadi tempat bermainnya Hasan dan Husein radliallahu 'anhuma. Satu diantara kedua 
anak itu lantas mengambil sebutir kurma tersebut lalu memasukkannya ke dalam mulutnya. 
Lalu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melihatnya kemudian mengeluarkannya dari 
mulutnya seraya bersabda: "Tidak tahukah kamu bahwa keluarga Muhammad 
Shallallahu'alaihiwasallam tidak boleh memakan shadagah (zakat)?". 


Bab: Menjual buahnya, atau pohon kurmanya, atau tanahnya, atau tanamannya 
yang telah tiba waktu zakat 


A 5 SA ر 2م‎ 4 2 NG ور ےو )وو‎ g Gu 259, 


IM 


AH ع اهاقل‎ AI IS PL ANG MB ديه‎ KN Dang TAMA 
سيل عن صلا > حتی هب‎ A0 و صلا و‎ Sa Baa Je 
ža 


1391. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
mengabarkan kepada saya 'Abdullah bin Dinar; Aku mendengar Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma (berkata,): Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melarang menjual kurma sampai 
nampak kebaikannya (matang) dan bila ditanya tentang kebaikannya Beliau menjawab bila 
hama (suatu yang nampak sebagai resiko) sudah hilang". 


وو nA‏ ر 


Ahir Vaio bih يز‎ 3. A SALAM SA سف‎ PSN SA 
حَكَّى يَبَدْوَصَلَاحُهَا‎ ren بيع‎ ka nak DIA £ AE an 


1392. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada saya 
Al Laits telah menceritakan kepada saya Khalid bin Yazid dari 'Atha' bin Abu Rabah dari Jabir 
bin 'Abdullah radliallahu 'anhua; Bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melarang menjual 
kurma hingga nampak kebagusannya". 


A Z 


das Ar اله‎ Je NG BAE رضي‎ a عمال‎ Fe Na 


PMB a EH‏ 55 5 مار 


1393. Telah menceritakan kepada kami Outaibah dari Malik dari Humaid dari Anas bin Malik 
radliallahu "anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melarang menjual kurma 
hingga kurma itu berkembang baik". Dia (Anas bin Malik radliallahu 'anhu) berkata,: "Hingga 
memerah". 


Bab: Bolehkan seseorang membeli kembali sesuatu yang ia zakatkan 


PRA 


PENA ديه‎ SA Pen nan Le 


AA 


Ba aan De sauna i NGABA NA 
KANA tu 433 KA WS AG ووم‎ 


1394. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Salim bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua 
menceritakan bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu menshadagahkan kudanya 
yang digunakannya untuk berperang di jalan Allah, lalu dia mendapatkan shadagah kudanya 
itu dijual. Kemudian dia berkendak membelinya kembali. Maka dia menemui Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam dengan tujuan meminta saran. Maka Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jangan kamu mengambil kembali shadagahmu". Oleh 
karena itu 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma tidak pernah membeli kembali apa yang 
telah dishadagahkannya karena sudah dijadikannya sebagai shadagah". 


LA LA 


Ál یغ عكر ري‎ nti KAA Mg NENGA 


Ge 5 41 7 PN Mn A — 4 2 
ردت أن أشر يهو طت أنه بيه‎ Bete SMA SEA سبي ل‎ pa AE As EE 
P 4 34 و تي‎ z 3 PAN” 


sasa Usil Jak BANG ANIS AS ENI ANIS oa 


LA. 2 4 8 5 2 
aE aLL] 


1395. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata, Aku mendengar 'Umar bin Al 
Khaththab radliallahu "anhu berkata,: "Aku memberi (sesorang) kuda yang aku biasa gunakan 
untuk berperang di jalan Allah lalu orang itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. 
Kemudian aku berniat membelinya kembali karena aku menganggap membelinya lagi adalah 
suatu hal yang (diringankan) dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau bersabda: "Jangan kamu membelinya dan jangan 
kamu mengambil kembali shadagah (zakat) mu sekalipun orang itu menjualnya dengan 
harga satu dirham, karena orang yang mengambil kembali shadagahnya seperti orang yang 
menjilat kembali ludahnya". 


Bab: Penjelasan tentang zakat Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam 


2 راس‎ A 


تيه مو عل ور ANG P LAA A Elrak‏ مر هع . Aa‏ 7 > ودر وو و 
حَدتتا USA SARA SAS‏ محمد بز يا قال سمغت أبَاهرَيرَهَرَضِيَ الله عنه قال ANA‏ 


Z 2 27‏ م 


2 2 0 WB A 0 3S ييح اج روس‎ 01 e P 2 ع و وم‎ - 
2 ri ANA 92 P 9 San e PAN 3 “2 شض ت م 2 و‎ 

SE Baal صل‎ AN فَجَعَلَهَافٍ فيه فقال‎ AA عل رضي‎ 
Z 
<< CN ÎI < FAN 

BA حَهَاَقَالَ أْمَاشَعَرَت تالاتا كل‎ ja 


1396. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata; Aku mendengar Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata; "Suatu hari Al Hasan bin 'Ali radliallahu 'anhuma mengambil 
kurma dari kurma-kurma shadaqah (zakat) lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, maka 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Hei, hei". Maksudnya supaya ia membuangnya 
dari mulutnya. Selanjutnya Beliau bersabda: "Tidakkah kamu menyadari bahwa kita tidak 
boleh memakan zakat". 


Bab: Sedekah untuk budak-budak isteri Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


P? LI > 


ر کار و ر يعرم ور 2 و 2 aa‏ ا 1G,‏ رو PA Won‏ 5 م 
BEBAS Ii‏ پو ذس عن ابن ش هاب BEAN EN ANE SIS‏ 
Gt AN AG Gg. 2‏ 8607م )م عع كر AAJ 22122 Aba AL‏ 4 
FLA PAWANA YEN adaa bo ada ISBN en son ea‏ 
Dn AMET a‏ ر او و ر رت ر 2 وو 7 d A‏ ر و ےا اهم 2 AZ‏ 
As ya PAPAN JAN‏ بج لد هاقالوا اميه قال TA US‏ كلها 
Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Uqair telah menceritakan kepada kami Ibnu‏ .1397 
Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepada saya 'Ubaidullah bin 'Abdullah‏ 
dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata,: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mendapatkan‏ 
seekor kambing yang diberikan oleh seorang sahaya wanita Maimunah sebagai zakatnya‏ 
dalam keadaan mati. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kenapa kalian tidak‏ 


memanfaatkan kulitnya? '. Orang-orang berkata,: "Kambing itu sudah jadi bangkai". Beliau 
SHAILAILAHU'AIAIHIWASAILAM menjawab: "Yang diharamkan itu memakannya". 


AGEN ia 
عن إبر اط عن الا سود عن عايشهر صي‎ 5 ê 
72 » Ku 


A # A [4 LA 
IR OS 3 Ke SG 2 2 2ه‎ TN ر ی‎ Si 
صل الله‎ Da طو اوَلاءهافذ — بهن‎ HO La GAS GAS دشاري بر د‎ 
r 


A 


” LA 
s 2 £ 
ارَادَتا‎ 


وَأدَت 


abad 01 


IL BEAN ML AA La sa! Aja yaa علد‎ 


BARU SS ga NG ga PSA BISA We, A AK LI 


1398. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 
'anha bahwa dia berkehendak membeli Barirah untuk dimerdekakan namun tuannya 
mengajukan syarat agar dia ('Aisyah radliallahu 'anha) menjad tuan dari sahaya yang 
dibebaskannya itu. Maka ('Aisyah radliallahu 'anha) menceritaklan hal itu kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepadanya: 
"Belilah, dan wala' dari sahaya adalah siapa yang membebaskannya". ('Aisyah radliallahu 
'anha) berkata,: Kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah diberikan sepotong daging 
lalu aku katakan bahwa daging ini dari zakat yang diterima Barirah. Maka Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Baginya ini zakat tapi bagi kita ini hadiah". 


Bab: Jika sedekah beralih (kepada orang lain) 


15 


rana, E EO Aa SN nan a E YA GN 


SIBU Pan صل اليه و سم ع‎ LAN SETIA ge ANA 


عر مرج AA‏ 7 


فک ب قال تلا إا َي ٤بت‏ به yak ERA DA Ja‏ الصَّدَقَة ققَالَإنَاقَدَ 

| A > 2 2 AE f 

1399. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Khalid dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 
'Athiyah Al Anshariyyah radliallahu 'anhuma berkata,: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
menemui 'Aisyah radliallahu 'anha lalu berkata,: "Apakah ada sesuatu yang kalian miliki 
(untuk dimakan)?". Dia 'Aisyah radliallahu 'anha berkata,: "Tidak ada, kecuali apa yang 


dikirim buat kita oleh Nusaibah dari daging kambing yang diperuntukkan untuknya sebagai 
zakat". Maka Beliau berkata,: "Shadagah itu telah sampai kepada tempatnya". 


AAA PEN a ISES GEA بمو سی‎ HPS 3S 
A ر | و ر ور‎ e 4 - P 27 AG Aos 
WA Sr AL ANAA PAS E Jan بحم‎ Aa ga 


4 


AM A KAN bo al A ziz PSA LET 2 
4 2 شعبه عن ر‎ 
r 


1400. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Waki' telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu 
bahwa kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam diberikan sepotong daging dari zakat yang 
diberikan kepada Barirah. Maka Beliau bersabda: "Daging ini baginya shadaqah (zakat) dan 
bagi kita ini sebagai hadiah". Dan berkata, Abu Daud: Syu'bah menceritakan kepada kami 
dari Qatadah bahwa dia mendengar Anas dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. 


Bab: Mengambil sedekah dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin 


e ANGE د الاخ کار گر اباق عن یحی‎ AE JA LA ia 
KO و ر و‎ SEA و و د واه مدني رَضِيَ‎ 


رور 


N31 e 25 bapa Jaa, an can Ina 


P 


LA 


5 e NK aga aaa 


1401. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' bin Ishag dari Yahya bin 'Abdullah 
bin Shayfiy dari Abu Ma'bad sahayanya Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata, kepada Mu'adz bin Jabal Radhiyalahu'anhu ketika Beliau 
mengutusnya ke negeri Yaman: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab, 
jika kamu sudah mendatangi mereka maka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada ilah yang 
berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka 
telah mentaati kamu tentang hal itu, maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan 
bagi mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malamnya. Jika mereka telah mena'ati 
kamu tentang hal itu maka beritahukanlah mereka bahwa Allah mewajibkan bagi mereka 
zakat yang diambil dari kalangan orang mampu dari mereka dan dibagikan kepada kalangan 
yang fagir dari mereka. Jika mereka mena'ati kamu dalam hal itu maka janganlah kamu 
mengambil harta-harta terhormat mereka dan takutlah terhadap do'anya orang yang 
terzholimi karena antara dia dan Allah tidak ada hijab (pembatas yang menghalangi) nya". 


Bab: Shalawat dan doa imam untuk orang yang sedekah 


Ma‏ عله 


KL IS NG KIK IN IE و‎ jab KAA نمر‎ Jaka ea 


3 AA عل‎ JANI baan ي‎ WG آل‎ ARAK Paan 2 


“ Z 


N 


1402. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Amru dari 'Abdullah bin Abu Awfaa berkata; Adalah Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bila suatu kaum datang kepadanya dengan membawa shadagah mereka, Beliau 
mendo'akannya: "Allahumma shalli 'alaa aali fulan" (Ya Allah berilah shalawat kepada 
keluarga fulan"). Maka bapakku mendatangi Beliau dengan membawa zakatnya., maka 
Beliau mendo'akanya: "Allahumma shalli 'alaa aalii abu awfaa". (Ya Allah, berilah shalawat 
kepada keluarga Abu Awfaa"). 


Bab: Pada harta yang terpendam zakatnya seperlima 
IN ر‎ 2 GAN 2 ع وام اس 7 و‎ ANF 2 .2م اله‎ 

isaka gel بن‎ Ana ME LE í Nb As يُوسف‎ aya AN MA 

2 Â جر او .نر‎ an GK IG AAN 
AK وَسَلَمْكَالَالْعَجْمَاء ا‎ KI Jo NG SPN KE رهضي‎ PES 
SAINS NI AA s AA 
1403. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayab dan dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Binatang gembalaan yang mencelakai tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya), begitu 
juga menggali sumur dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya) dan 


menggali barang tanbang dan mencelakai, tidaklah dapat dituntut belanya (dendanya). 
Sedangkan harta terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima". 


Bab: Firman Allah "...pengurus-pengurus zakat..." 


21 DA 
724 2 ع‎ P 


ANA Ea ES تاه شام ينع‎ KAN EE a AS 


SIN BELA Ge 25‏ سول الله صل ال5 NAS EN AE uh. MAN‏ شيم 
KAN N AR‏ عا 


1404. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abu Humaid 
As-Sa'adiy rradliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
memperkerjakan seorang laki-laki untuk mengurus zakat Bani Sulaim yang dikenal dengan 
sebutan Ibnu Al Latbiyah. Ketika orang itu kembali, Beliau memberinya (upah dari bagian 
zakat) ". 


Bab: Memanfaatkan hewan sedekah dan susunya untuk orang-orang yang dalam 
perjalanan 


KEN YANA MA BAYAN رضي‎ ESA عن‎ TES SIA KAYA 
Pak Adi: A OCG ر 2124% ر ر کرت ور‎ aA a کر‎ PE Air Pa 
3 K ne 7 leyal g ESS BAN ANG Iha pakah ag a حص‎ PKI 
Ar 56 ر و ے ر‎ A ا وو ر‎ Pd Pa Aan 
Ala san KN an TAN SN ل‎ A SA 


GN كاك‎ 5 AN بو‎ Ar 25655 Ta a : 233 SALA و غيم ور‎ 


1405. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa 
ada sekelompok orang dari 'Urainah yang sakit terkena udara dingin kota Madinah. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat 
unta, yang mereka meminum susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang- 


orang itu membunuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara 
tiga hingga sepuluh. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang. 
Akhirnya mereka dibawa ke hadapan Beliau, lalu kemudian Beliau memotong tangan dan 
kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas lalu menjemur mereka 
dibawah panas dan ditindih dengan bebatuan". Hadits ini dikuatkan juga oleh Abu Oalabah 
dan Humaid dari Tsabit dari Anas. 


Bab: Imam memberi tanda pada unta sedekah dengan tangannya 


w 


IE KENA حَدَكْنِي‎ a ANISA SAS AN, إِبَرَ اهيمر‎ Isa 


P 


Badan WANA 2 an SS PA يمالك رضي‎ in 2 
SAN Sea SAR Pn نا ي‎ 


i 


1406. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Abu 'Amru Al Awza'iy telah menceritakan 
kepada saya Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Tholhah telah menceritakan kepada saya Anas bin 
Malik radliallahu "anhu berkata: "Aku berangkat di pagi hari bersama 'Abdullah bin Abu 
Tholhah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk mentahniknya dan aku 
dapati di tangan Beliau ada stempel besi yang biasanya untuk memberikan tanda pada unta 
(dari hasil zakat). 


Bab: Kewajiban sedekah (zakat) fitri 


PIA Lan pg SISA er 22 ےار‎ 


Ada Par D a RAE yT 


92 Ke AN الصَّغِيرِوَ‎ SA 3 SIG AI AE Asia EL أو‎ Sip 
NAN الاس‎ SA Pol Pa 


1407. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As-Sakkan telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Jahdham telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari 'Umar bin Nafi' dari bapaknya dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari 
kurma atau sha' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki- 
laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau 
memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('led) ". 


Bab: Zakat fitri bagi budak dan selainnya dari kaum muslimin 


21 8 2 2G - و( و‎ 4 PA ok 2 لله‎ A 
AGEN AE a ea PAN SS 
A 0 BANG 33 Pa en AAA 

iya DH 0 Wa EARTE Lana Ja sofa 


Ar 


1408. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari kurma atau sha' dari gandum bagi setiap 
orang yang merdeka maupun hamba sahaya (budak), laki-laki maupun perempuan dari kaum 
Muslimin. 


Bab: Zakat fitri dengan satu sha' gandum 
Él عَنعِيَاض بنِڪَيد اَنأ ي سوير رضي‎ IN ES PA SAS 


Mean Nasi 


1409. Telah menceritakan kepada kami Oabishah bin 'Ugbah telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin "Abdullah dari Abu Sa'id radliallahu "anhu 
berkata: "Kami memberi makan (orang miskin) dari zakat dengan satu sha' dari gandum". 


Bab: Zakat fitri dengan satu sha' makanan 
0 2 52, 57 و‎ 2 2 > Ti 2 هم‎ E m ر يم ريم‎ 
BA AE La ee EA 5S TON Agra Lan ga ARE CSS 


ea AE BESI EL Gg 56 AANG AG سر‎ 


51 صَاعَامِنَ شَعِير أو SES‏ 31 صَاعَامِنَ أقطٍ أو صَاعَامِنَرَبِيبٍ 


1410. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin 'Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarhi Al 'Amiriy bahwa 
dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Kami mengeluarkan zakat 
fithri satu sha' dari makanan atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu 
sha' dari keju (mentega) atau satu sha'dari kismis (anggur kering) ". 


Bab: Zakat fitri dengan satu sha' kurma 


1411. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Nafi" bahwa 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhua berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memerintahkan kami tentang zakat fithri berupa satu sha' dari kurma atau satu 
sha' dari gandum". Berkata, 'Abdullah radliallahu 'anhu: "Kemudian orang-orang 
menyamakannya dengan dua mud untuk biji gandum". 


Bab: Satu sha' anggur 


Seni ا‎ Ba Ke > عد الله م رمع يز دباي‎ SSS 
adoa BARAAT 7” ان‎ Ge pd عبد رن أي صر ع نأي سوبد‎ pke 


- Pd 


A وَصَاعَامِنَكَمْ رِأَوْصَاعَامِنَشَعِيرِ‎ Telah apes ala sari LA Ia 
A A 


Pe pes امن‎ ag SE ماودو‎ 


1412. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar Yazid bin Abu 
Hakim Al 'Adaniy telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zaid bin Aslam berkata, telah 
menceritakan kepada saya 'Iyadh bin 'Abdullah bin Abu Sarhi dari Abu Sa'id Al Khudriy 
radliallahu "anhu berkata: "Pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kami memberi 
makan (mengeluarkan zakat fithri) satu sha' dari makanan atau satu sha' dari kurma atau 
satu sha' dari gandum atau satu sha' dari sha'dari kismis (anggur kering). Ketika Mu'awiyah 
datang (untuk melaksanakanhajji) dan gandum dari negeri Syam, dia berkata: "Aku 
menganggap satu mud ini (kurna) sama dengan dua mud (gandum negeri Syam) ". 


Bab: Mengeluarkan zakat sebelum shalat Id 


TEA نافع عَنَابْنِعْمَرَ رضي‎ AG AA gka eSP a Se aa 


NA ol قبل خرو‎ late, Adaa SA 


1413. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 
Maisarah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan (untuk 
menunaikan) zakat fithri sebelum orang-orang keluar untuk shalat (led) ". 


SEN Pee ne N IE aka Jaka عُمَرَ‎ PUS DA rena 
7 Ala gala HALAL so RIS x KEM Bea a dy 


ra‏ عو 


ALE 5 Lai اشع 3 الرَّبِيبُوَ‎ ABS سَعِيدِوٌ سيدو‎ SAVE sebel hii 


1414. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Umar Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam dari 'Iyadh bin "Abdullah bin Sa'ad 
dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu berkata: "Pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kami mengeluarkan (zakat fithri) pada hari Raya 'ledul fithri satu sha' dari 


makanan". Dan berkata, Abu Sa'id: "Dan saat itu makanan kami adalah gandum, kismis, biji- 
bijian atau kurma". 


Bab: Zakat fitri atas orang yang merdeka dan budak 


LA 
At 


7 ANN م حم‎ Pem ajs Z |22 2 APEA 93 د‎ 155. 700 259, 


2 2 e PA P aa HR 2 م ور 41 ري‎ 7 
CLS YAI s A3 سَلَّم صَدَكَةَ لطر أَوْقَالَرَمَضَانَعَلَالذَكْرِوَالْأَنَنَى‎ nak EN A 


2A ور ر ر 2م‎ NK وور‎ LK, ANG ALL 2 2| م‎ sf 2 La 
4 2 4 WA 2 WA NN YA >22 7 0 و اوس 2 ِو‎ er 25 A عه‎ e َو‎ 
KAN الصَّغيروَ‎ yi ani gan NONG pa A KANE pak aa 
A A 
> LA AEA Aae, Me LAARA Aa a E LAAEN f 
a 35 Sie es الفطر‎ Jó 
1415. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri, atau 
katanya zakat Ramadhan bagi setiap laki-laki maupun perempuan, orang merdeka maupun 
budak satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum". Kemudian orang-orang 
menyamakannya dengan setengah sha' untuk biji gandum. Adalah Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma bila berzakat dia memberikannya dengan kurma. Kemudian penduduk Madinah 
kesulitan mendapatkan kurma akhirnya mereka mengeluarkan gandum. Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma memberikan zakatnya atas nama anak kecil maupun dewasa hingga atas 
nama bayi sekalipun dan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma memberikannya kepada orang- 
orang yang berhak menerimanya dan dia mengeluarkan zakatnya itu sehari atau dua hari 
sebelum hari Raya 'ledul Fithri. 


Bab: Zakat fitri atas anak kecil dan orang dewasa 


Z - 


ANGEN yan SS اله قال‎ IE ri 
3 Te دوو و ر ا ويم‎ Lan م‎ KN ae ر امو )م ی کا‎ TAS - 

رَس ول اله A Jo‏ صِدَقَهَ الفطر صَاعًامِنَ شَعِي رأ صَاعَامِنَ Masal NE jas‏ 

0 -1 - 7 - 1 - 

BI AA 3 M3 


1416. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 
'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mewajibkan zakat fithri satu sha' dari 
gandum atau sha' dari kurma bagi setiap anak kecil maupun dewasa, orang yang merdeka 
maupun hamba sahaya (budak) ". 


Kitab: Hajji 
Bab: Kewajiban haji dan keutamaannya 


IM 


م یو داس م ا Ta NE‏ 7 و ANNA‏ كم 7 sls‏ وى دي 
خد تا عبد اله بن یو سفآ حور تا مالك عن ابن ش ھاب RN‏ 3 سار عن عبد الله بن عباس 


z 


5 


كو دور G “3G 7 2 AER NAMA‏ 2 2 اه 
IE JUS 23‏ ويف ر سول اض العو gis ai aisha‏ 
ا 7ے ر - 4 5 ا 2 4 7 w A 2 7? 4 Pa‏ 
a‏ كنظ LAN IS ad)‏ صل SENI PA‏ 


Te garage, ا و ر و د كاج‎ <A ANA ENG aj 
BERIS كت أبي سَيّحَا‎ SIG Sooko aa Sala gan BEJ ال حر‎ 

الا اة أا Gan SSI‏ ع 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami‏ .1417 
Malik dari Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar dari 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhu‏ 
berkata: "Suatu saat Al Fadhal membonceng di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam lalu datang seorang wanita dari suku Khasy'am yang membuat Al Fadhal‏ 
memandang kepada wanita tersebut. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memalingkan‏ 
wajah Al Fadhal ke arah yang lain. Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya‏ 
kewajiban dari Allah untuk berhajji bagi hamba-hambaNya datang saat bapakku sudah tua‏ 
renta dan dia tidak akan kuat menempuh perjalanannya. Apakah aku boleh menghajjikan‏ 
atas namanya?". Beliau menjawab: "Boleh". Peristiwa ini terjadi ketika hajji wada'‏ 
(perpisahan).‏ 


Bab: Firman Allah "...niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, 
dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh..." 


- A PA LA Pa 
72 2 م م 4ه‎ UK اد و“‎ LK و ورور 2 > مير‎ ME 58 A کاک‎ 


- 
ع و دم 7 ed‏ 


IM Pd LA 
AN La é BN ha TIA AA و 4 ر د3‎ AAN ددر م . و ے2‎ NGA ? 
Sapa, - لاله صل اللْهَعَلَيّهوَسَلمَيَرَ‎ gan رضي الله عنم ما قال را يت‎ ALAN MS 
n B چو‎ Gr é SAKA 0 
1 نه‎ Fa LINA | 
هل © سحو ود قاد‎ D 


1418. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab bahwa Salim bin 'Abdullah bin 'Umar mengabarkannya 
bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menunggang hewan tunggangannya di Dzul Hulaifah kemudian Beliau bertalbiyyah 
(memulia niat hajji) ketika tunggangannya itu berdiri tegak". 


ی و A Ark a‏ ر کیو م ر ا رات چ ر و A,‏ 0 
AS‏ ر اهي بمو سى JUGA‏ ليد NES‏ راع ي يع ME dak‏ 


Kla به ر‎ PAN GRAN مِنَنِي‎ IA gak SAN رَس ول ال صل‎ IAI EA 23 


Pa 
322220 


ر AG‏ ام GBLA‏ اي ر 
ANNA YANA‏ ر رضي MEN‏ 


1419. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Al Walid telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy bahwa dia mendengar 'Atho' 
menceritakan dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua: "Sesungguhnya awal dimulainya 
hajji (dengan niat dan bertalbiyah) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimulai dari Dzul 
Hulaifah ketika tunggangannya itu sudah berdiri tegak". Hadits ini diriwayatkan oleh Anas 
dan Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhum. 


Bab: Berhaji dengan kendaraan 


z 


AN AN, 3 LAA 2 Wa INN SAS Mia oi A 


- 
e 


A Wi 4 ENG 
IE Sa AN AN قال حح اش ڪَلٰ ر حل ولم يکن شَحِيحَاوَ حَدَّتَأَنَّرَسُو‎ 
aga f éK 


1420. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami 'Azrah bin Tsabit dari 
Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas berkata: " Anas berhajji dengan menunggang 
kendaraannya dan ketika itu ia bukanlah seorang yang kikir. la juga menceritakan bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berhaji mengendarai tunggangannya yang membawa 
perbekalannya. 


ENI GR 34 PANAS امي‎ Sg دو‎ SERA 

ایر و و - و و Pa‏ 
رَضِيَ AE‏ يا رسو pake LAN‏ ل ياعد الو اذهب Bb‏ 
SA YEAR AAN Gah aik‏ 


1421. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Abu 
'Ashim telah menceritakan kepada kami Aiman bin Nabil telah menceritakan kepada kami Al 
Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, 
Kalian sudah ber'umrah sedangkan aku belum". Maka Beliau berkata: "Wahai 'Abdurrahman, 
pergilah bersama saudaramu ini dan ber'umrahlah dari Tan'im". Maka dia (Abdurrahman) 
menaikkan 'Aisyah radliallahu 'anha ke atas untanya kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha 
melaksanakan 'umrah. 


Bab: Keutamaan haji yang mabrur 


BEE LN Pra PN GE NAN Ham SI AS laga ALE AGA PANG حد‎ 
A3 BB ES pasa NG LAN JA NGGEN Si 


G 


MUA sál Jagr JELAS 


1422. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'ad dari Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayab dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata; Ditanyakan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Amal apakah yang 


paling utama?". Beliau menjawab: "Iman kepada Allah dan rasulNya". Kemudian ditanya lagi: 
"Kemudian apa?" Beliau menjawab: "Al Jihad fii sabiilillah". Kemudian ditanya lagi: 
"Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Hajji mabrur". 


“| ا‎ Lo د رمه‎ > ta وام‎ 7 org > ع يي‎ NA ر 2ر م‎ A Prana 
ل‎ aa 


DA PA SAN م‎ LI Ser دو و‎ 7 BN APA Pa 
Vii YA ISA SAI AG NGANGEN e Sian NA 


ع م 5 GA?‏ 

کڪ MAAN AN,‏ ر 

1423. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan 

kepada kami Khalid telah mengabarkan kepada kami Habib bin Abu 'Amrah dari Aisyah binti 

Tholhah dari 'Aisyah Ummul Mukminin radliallahu 'anha ia berkata: "Wahai Rasulullah, kami 

memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal, maka apakah kami tidak boleh 

berjihad?". Beliau bersabda: "Tidak, namun sebaik-baik jihad bagi kalian (para wanita) adalah 
haji mabrur”. 


4 


PPNI قال سيعت أا حازم قال‎ AAN JA ESA KRS SS 
ار کر م‎ Kan 6 او وریا 2 و‎ 
BAS Data nga AA gik ka AAN naa 


1424. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al Hakam berkata; aku mendengar Abu Hazim 
berkata; aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa melaksanakan hajji lalu dia tidak berkata, 
-kata kotor dn tidak berbuat fasik maka dia kembali seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya”. 


Bab: Migat-migat haji 


ورور 


KE Sesi TAB SA IE AS NGGAWA HA‏ رضي اله 


AN A AS SIS A aa 3 Ular ad | aké 
اق‎ PERES Ia الْمَدِيَدًَاا‎ YAN 136 PAHANG علدو‎ 


1425. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Zuhair berkata, telah menceritakan kepada saya Zaid bin Jubair bahwa dia menemui 
'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anha di tempat menginapnya berupa tenda yang besar lagi 
tertutup rapat. Maka aku bertanya kepadanya: "Dari manakah dibolehkan memulai 
'umrah?". Dia menjawab: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mewajibkan bahwa 
untuk penduduk Najed memulainya dari Garnul Manazil, bagi penduduk Madinah dari Dzul 
Hulaifah dan bagi penduduk Syam dari Al Juhfah". 


Bab: Firman Allah "...Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah 
takwa..." 


GEN ENYA نع کر‎ ngis PELAN PANAS ji A 
Kal AS AS shii رولا روو َو يفو لو نن‎ SEA NIS NE 
bê و‎ PE EA SA SAN NG KAN سَأَلُوا‎ 


1426. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bisir telah menceritakan kepada kami 
Syababah dari Warga' dari 'Amru bin Dinar dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
ia berkata, "Dahulu para penduduk Yaman berhajji namun mereka tidak membawa bekal 
dan mereka berkata, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Ketika mereka tiba di 
Makkah, mereka meminta-minta kepada manusia. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 197 
dari OS Al Bagarah) yang artinya ("Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah 
takwa".) Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amru dari 'Ikrimah secara mursal. 


Bab: Talbiyah penduduk Makkah untuk haji dan umrah 


NGANA JAN ISS An na 
JIWAN; Kana Ia TERA ÍI JANGE <$; sasa eta 


Pn 0 PAG A NM م‎ 2 PA 
PA PA NI ata peni oa SEA pan YA IYA 14 
Kareba laila sak 


1427. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menetapkan miqat bagi 
penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al Juhfah, bagi penduduk Najed 
di Oarnul Manazil dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Itulah ketentuan masing-masing 
bagi setiap penduduk negeri-negeri tersebut dan juga bagi mereka yang bukan penduduk 
negeri-negeri tersebut bila melewati tempat-tempat tersebut dan berniat untuk hajji dan 
'umrah. Sedangkan bagi orang-orang selain itu (yang tinggal lebih dekat ke Makkah dari pada 
tempat-tempat itu), maka dia memulai dari kediamannya, dan bagi penduduk Makkah, 
mereka memulainya dari (rumah mereka) di Makkah". 


Bab: Migat penduduk Madinah, dan mereka tidak membaca talbiyah sebelum Dzul 
Hulaifah 


TA ا‎ Pa 24 کک ی‎ NG ا‎ Ao رو ا و ا و‎ Da NP 
ANG pda NYA ae gag عبد الله‎ SAS 
Aat “taxi “lg a, 3ر“‎ 7 a MAS Pk 2 وم‎ 0 
ARE JB JAR الحلَيَقَة وَل آهل الشأممِن‎ giyak Aa قال يمل آهل‎ ea gal Jo 
ر‎ 23,11 T 04 P 2 3 PA 3 pa Z A 7 2 
Ale? ر‎ 25 LAS سو إو ے ےار‎ 0 NU A -iR مر .2 >م سے‎ 
1428. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Bagi penduduk Madinah bertalbiyah (memulai hajji) di Dzul 
Hulaifah, bagi penduduk Syam bertalbiyah di Al Juhfah, bagi penduduk Najed di Oarnul 
Manazil". Berkata, 'Abdullah: telah sampai berita kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam juga bersabda: "Dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam"'. 


Bab: Migat penduduk Sya telah memberitakan kepada kami | 


IM 


IE a عَمرو بن ديار‎ an 
gl اور‎ 2G A at A NE ر رما‎ | AA و ر ور ر رر‎ 
655336 JAN sako JR PARA aaa) JANG pa Je رسو ل الله‎ 


A (> K -£ 1‏ ر وہ KA 13 A 4 26 2 A A rA‏ 4 
اعقاو LAYAN sa‏ متنك كه لك ولعو ات كب وين عر اح ی کاو العم و KAN‏ 
z‏ 3 - 
2 


2 2 A yz 5 “14 5 DE TEDES PR We 
Kera SE MIS paka MA aa YA کان دو‎ 23 


1429. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari 'Amru bin Dinar dari Thowus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan migat bagi penduduk Madinah di Dzul 
Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al Juhfah, bagi penduduk Najed di Oarnul Manazil dan bagi 
penduduk Yaman di Yalamlam. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk 
negeri-negeri tersebut dan juga bagi yang bukan penduduk negeri-negeri tersebut bila 
datang melewati tempat-tempat tersebut dan berniat untuk hajji dan 'umrah. Sedangkan 
bagi orang-orang selain itu, maka mereka memulai dari tempat tinggalnya (keluarga) dan 
begitulah ketentuannya sehingga bagi penduduk Makkah, mereka memulainya (bertalbiah) 
dari (rumah mereka) di Makkah". 


Bab: Migat penduduk Najd 


4 اس‎ Z 0 A A 2? 2 ر‎ s 1G 
ار ا‎ ALA MALA ا‎ AG AK oc ASAS LA 
KERALA OS حَفظتاهُمنا ه رِيّعَنَسَالِمعَنَأبِيهِوَ‎ opaa eSis حَدَتْمَاعَّ‎ 


ر ر 54 ر يماو Pk KENA 21 g‏ 7 - و - - P‏ و 2 4 
eg‏ أخبرني يودس عن ابن ش هاب SE‏ ب GÊMAK‏ 


Pa 


2 اع 


< 4 


A‏ و 
gé‏ وور وو 4 & AA st‏ يو 2 Aa‏ و“ 7 
an BAN a‏ سيعت رسو ل اله صل si ka BALAN‏ مُهل KAN JT‏ ذو Jaa panida)‏ 


2 


Je ba NG AE LAN رضي‎ gan قال اب‎ 6336 JENG aksen هى‎ panga AN آهل‎ 
0 A 


IA yaa i Ja aai ولم‎ NG da a 
1430. Telah menceritakan kepada kami 'Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan kami 
menghafalnya dari Az Zuhriy dari Salim dari bapaknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah menetapkan miqat. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Isa telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Wahab berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus dari 
Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu; aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tempat memulai hajji (bertalbiyah) bagi 
penduduk Madinah adalah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam bertalbiyah di Mahya'ah 
yaitu Al Juhfah, bagi penduduk Najed di Qarnul Manazil". Berkata, Ibnu 'Umar radliallahu 


'anhuma, "Orang-orang menganggap bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
sedangkan aku tidak mendengarnya langsung: "Dan bagi penduduk Yaman di Yalamlam"'. 


Bab: Migat bagi orang yang ada dalam garis migat 


4 - 0 Pa 7 
2 D $ A AN CA AAA TANYA A Da 2753 1 Giat MANG h ور‎ f ےک‎ 
الله‎ NN UAN عباس رضي‎ lé عن طاو‎ Sei 


PE 56 نر‎ La 274 -£ PEA 2 za -£ PETA ره‎ 25 A م‎ Kn 200 
Mo JAN ذا الحليّقَةوَ لأ هل الشأم الجحقةوَلاهل اليم يَلْمَلِمَوَ‎ ka dl هل‎ YES gak sané 
sz”. ا‎ 2 A hi 427 4 7 7 6 


2,2 
Ag 


ai 
2 Za al Es AR PIN EA s3 2 يم‎ e 75 و ب‎ G AA Aa NK 
SPMI (rada gan) أَهْلِهنَمِمَنَ كاير يد الحو‎ AE Pain Baal $$ قر تافهن‎ 
2. é - LA is 5 
لونم‎ Jalal sake 


1431. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Hammad 
dari 'Amru dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan miqat bagi penduduk Madinah di Dzul 
Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al Juhfah, bagi penduduk Yaman di Yalamlam dan bagi 
penduduk Najed di Oarnul Manazil. Itulah ketentuan masing-masing bagi setiap penduduk 
negeri-negeri tersebut dan juga bagi yang bukan penduduk negeri-negeri tersebut bila 
datang melewati tempat-tempat tersebut dan berniat untuk hajji dan 'umrah. Sedangkan 
bagi orang-orang selain itu, maka mereka memulai dari tempat tinggalnya (keluarga) dan 
begitulah ketentuannya sehingga bagi penduduk Makkah, mereka memulainya (bertalbiyah) 
dari (rumah mereka) di Makkah". 


Bab: Migat penduduk Yaman 


st 2م‎ ao GL no 4 An aĵ 24 545 1 Bora 158 Fasa 159 
ا‎ a -£ 9ور‎ 2 za -£ eL ر ر 4 75 ده ا‎ 22 2124% ae ranig 
658330 ولا هل‎ aa قت لا هل المَدِيتة ذا الحليفة و لا هل‎ aLa pan LEN LS Ga 

2 z 7 و‎ A سم‎ YA s٤ ہو و‎ 2 Sa 2 
AA apa ME عنمن‎ NN هله نو لڪل‎ A JAN المَتازِ ل و‎ 


IM IM 

A LA A a La 6 | PAM Z ر‎ 2 
ALA AYI Tap PE یق‎ A 2 EA 
Sapa SAI, PN کان دون ذلك فمن حَيّ ت‎ 233 SA 


1432. Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari 'Abdullah bin Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan migat bagi penduduk Madinah di 
Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Al Juhfah, bagi penduduk Najed di Oarnul Manazil dan 
bagi penduduk Yaman di Yalamlam. Tempat-tempat itu bagi masing-masing penduduk 
negeri-negeri tersebut dan juga bagi mereka melewati tempat-tempat tersebut dan berniat 
untuk hajji dan 'umrah. Sedangkan bagi orang-orang selain itu, maka dia memulai dari 
kediamannya sehingga bagi penduduk Makkah, mereka memulainya (bertalbiyah) dari 
(rumah mereka) di Makkah". 


Bab: Migat penduduk Irak dari Dzatu Irgin 


0 4 و 2 واه‎ Ao اس 2 و يس سو داس م 74 ? ر‎ Z KW 
Bra نمور‎ NAN IA a SS 
ر قوم‎ 511 237 A NGGI A 2 AIT Aa aa aan 
SA Je NG yaa 56) na GAS AA عَسَسَمَاقَالَلَمَافتِصَهَدَانِالْمِصَرَانٍأْتَوَ اعْمَرَ فقالو‎ 
- 7 NG كم سواه‎ TS وماك‎ Ka Da A AAL EA ر‎ E 
قائظ ر واحَذوَهًَا‎ IBERS S6 2863 SISN LI وَسَلْمَِحَدَلاَهْلٍتَجْدِقَرَنَاوَهوَ 558 عَنَطر يقا‎ 
Alcs ال‎ Uu 
SLS يقحكم فَحَذَلم ذ‎ béya 
1433. Telah menceritakan kepada saya 'Ali bin Muslim telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Namir telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: Ketika negeri Mesir telah ditaklukan, penduduknya datang 
menghadap 'Umar lalu mereka berkata: "Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah menetapkan batas migat bagi penduduk Nejd di Oarnul Manazil, dan 
itu sangat jauh bila dilihat dari jalan kami, dan bila kami ingin menempuh ke sana sangat 
memberatkan kami". Maka dia ('Umar) berkata: "Perhatikanlah batas sejajarnya dari jalan 
kalian". Lalu dia menetapkan miqat mereka di Dzatu 'Irgi. 
A 


Z 
TA A و‎ 


2 ر يس مه 0 ور A‏ و ع و EDE‏ ی 9 | ر - 
Jan a aaa Ka‏ 


4 r 


A 
ABON آ ر ار عا ہرد 2 د‎ La AA ےر کر ا ب‎ OTAD 
CA بهاو كَانَعَبَداللَّهِبَنُعْمَرَ رضي‎ babahak البطحَاء بذي‎ Gila ga SAI اله صل‎ 
725 و‎ 
ذلك‎ Jani 
1434. Bab. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada 
kami Malik dari Nafi" dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua bahwa Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam singgah di Bathha' di daerah Dzul Hulaifah lalu Beliau shalat 
disitu. Dan 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua juga melakukannya seperti itu. 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam keluar melewati Tharig Syajarah 


4 


ر ر 2 2 SAS P 2 ara, DA‏ له nego.‏ 5 و 2,72 G‏ 
خد تتا ESA pak en TA)‏ بنع ض ee‏ عن نافع NE‏ عَمَرَ رَضِيَ الله 


4 


7 T AA o ر‎ {> 2 NG کو و ر ر کر‎ PAA م ر‎ 
JAN Ga Pa JM 33 PAN Ga Pola AA Je ANG gan 3D LA 


ja ANI slada badie é NG ka sadé IE II 23813 
En ASN Bekep ِي‎ 


1435. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Anas bin 'Iyadh dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar (dari Madinah) melalui jalur Asy- 
Syajarah dan memasuki (Ka'bah) melalui jalur Al Mu'arras. Dan bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam jika keluar menuju Makkah, Beliau shalat di masjid Asy-Syajarah dan jika 
kembali Beliau shalat di Dzul Hulaifah di dasar lembah dan bermalam disana hingga shubuh. 


Bab: al Agig adalah lembah yang diberkahi 


16 A 


NM PAN WENI بكر‎ KARYA IN An We | AA 


Ga REPA Pt NA 2 (SN رضي الما يو‎ ES Aya KEN 
A 


na jog ia GAN AEREA pelaga : ASA‏ ادي 
Sea‏ 

1436. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy telah menceritakan kepada kami Al 
Walid dan Bisyir bin Bakar At-Tinnisiy keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Al 
Awza'iy berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya berkata, telah menceritakan kepada 
saya 'Ikrimah bahwa dia mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, bahwa dia 
mendengar 'Umar radliallahu "anhu berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika berada di lembah Al 'Agig: "Malaikat yag diutus oleh Rabbku datang 


kepadaku dan berkata: "Shalatlah di lembah yang penuh barakah ini dan katakanlah: "Aku 
berniat melaksanakan 'umrah dalam 'ibadah hajji ini". 


AF KESAN Sai Man Beban KAMA Kalah ا‎ 


Ke اتی و خش بي‎ ka NAN MEN JNE EEN Gg SAN ÁN 


Gn ME SN yang da adal ادي قيل ةدك‎ i 

E 2 2510 42 -‏ رو >١2‏ > رات کی ا ر A‏ 

6 مس رَسُو ل Jo d‏ الله seka sané‏ وشو ANG JAN‏ جد ابی يبع الوا يكن ديق 
Aa 4 0‏ 

all‏ 932 سط ya‏ ذلكَ 

1437. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar telah menceritakan 

kepada kami Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah 

berkata, telah menceritakan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu 

dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Diperlihatkan kepada Beliau ketika Beliau singgah 


untuk beristirahat di Dzul Hulaifah di dasar lembah dan dikatakan kepada Beliau, 
"Sesungguhnya kamu sekarang sedang berada di Bathha' yang penuh berkah". Saat itu Salim 


beristirahat bersama kami di tempat singgahnya 'Abdullah ketika sedang mencari tempat 
singgah yang tepat untuk peristirahatan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, yaitu pada 
posisi bawah dari masjid yang ada di dasar lembah itu. Yang letaknya berada di tengah 
antara mereka dan jalan yang mereka lalui. 


Bab: Memakai wewangian sebelum ihram dan apa yang dikenakan jika ingin ihram 


ل يي ودس دو وو روب ييار ةرارم ورو م ورم ,2 WENG MG TA‏ وار ر راکو 


NN 


3G 0 D ita EN E 2h AL 2AN N REA oc A is T 
LA 


La ° 1 PEN At ot 2 We 27‏ ر و ر ار 2 
A SIB‏ إلى و بيص ad‏ اله صل الله Pa‏ 


1438. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Manshur dari Sa'id bin Jubair berkata; Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma pernah meminyaki rambutnya dengan wewangian (saat berihram) lalu hal ini aku 
ceritaklan kepada Ibrahim. Maka dia berkata: "Bagaimana pendapatmu dengan apa yang 
disampaikannya; telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata; "Seakan aku melihat kilau minyak wangi pada bagian rambut Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam saat Beliau sedang berihram". 


sen 247724 7 As ©‏ ر2 2 AN‏ مو 7 R pza‏ 4 
SAS‏ عبد اله بن ga‏ سق MEN‏ تا مالك عن EA GE A IE‏ رضي الله 
To A 2717?‏ اور ر ر ر ے2 s2‏ 4( درس ر ووم م 0 
MAS PALA a Su‏ الله صلى AYI AA‏ امه حين 
pE E‏ 2 > 

RL aaa 


1439. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Aku pernah memakaikan wewangian kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk ihramnya saat Beliau berihram dan untuk hilalnya 
(tahallulnya) sebelum thawaf mengelilingi Ka'bah di Baitullah". 


Bab: Mengucapkan talbiyah dengan mengkucir rambut 


A Z 
- 
Eg سم‎ 4 


PA‏ - و 
لعو A47 2 KAG‏ بور 2 2 ا و تم 7 و AKAP LG p‏ 2 
iS‏ تا ا ڻو هپ ELSJE EÉN ge sani ME MA ES PE‏ 
Z 2‏ 
TA MA 4‏ رو و 
Telah menceritakan kepada kami Ashbagh telah mengabarkan kepada kami Ibnu‏ .1440 
Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari bapaknya radliallahu "anhu berkata, Aku‏ 


mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca talbiyyah (saat memulai ihram) 
dalam keadaan merekatkan rambutnya". 


Bab: Talbiyah dari masjid Dzul Hulaifah 


NE ت چ الله قال‎ NA A Lara ن سيان‎ wed 


l 2 وم‎ LA ارو ر يس مو | و ورو 21م م ور 7 5 م هم‎ PE 
sih E As NGGEN gi 
< 2 U2? f OE end, کر ر‎ Tag 7, 8 
SI FR Ae AN من عند‎ a sah LA a سو ل‎ SIRI FS الا‎ 
AAS 


1441. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufan telah menceritakan kepada kami Musa bvin 'Ugbah: aku mendengar Salim bin 
'Abdullah berkata: Aku mendengar Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma. Dan diriwayatkan pula, 
telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Musa bin 'Uqbah 
dari Salim bin 'Abdullah bahwa dia mendengar bapaknya berkata: "Tidaklah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memulai ihram (bertalbiyah) melainkan dari masjid yaitu masjid 
yang ada di Dzul Hulaifah". 


Bab: Pakaian yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang ihram 


GIE SNI عَنْعَبَ د ال ن عكر رضي‎ BE LEE PA AAS 
Ya jani IN TI AAN GAN 25 TEA yah FAN GUA gan 


D2 2 Pan 2 


Lalai penis kasi جذ‎ NN SAN SAN SS SANG الْعَمَايمَ‎ 
شَيْكَامَسَّهُالرَعْفَرَادأَوَوَرَصُ‎ KAN Na 


1442. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua bahwa ada seorang laki-laki 
berkata, kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Pakaian apa yang harus dikenakan 
oleh seorang muhrim (yang sedang berihram)?. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Dia tidak boleh mengenakan baju, topi (sorban), celana, mantel kecuali 
sesorang yang tidak memiliki sandal, dia boleh mengenakan sapatu tapi dipotongnya hingga 
berada dibawah mata kaki dan tidak boleh pula memakai pakaian yang diberi minyak wangi 
atau wewangian dari daun tumbuhan". 


Bab: Mengendarai dan membonceng kendaraan saat berhaji 


Z7 A 7 7 7 
س م و رمو‎ 23 2 > woh A 2277 en LA. Indar ga ا‎ MK 


A 
2 2 رم‎ 


MERA 3 JONG EA هرضي‎ A IDA 


7 
LA 


LANJUT La Jas Send aaa 
EN PA usa 


1443. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada kami bapakku dari Yunus Al Ailiyya 
dari Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin "Abdullah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa 
Usamah radliallahu 'anhu pernah berboncengan dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dari 'Arafah hingga ke Al Muzdalifah, kemudian Beliau membonceng Al Fadhal dari Al 
Muzdalifah hingga ke Mina. Dia berkata, Pada kedua perjalanan itu senantiasa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bertalbiyyah hingga Beliau melempar jumrah Al 'Agabah. 


Bab: Pakaian yang dikenakan oleh orang yang ihram 
SANTET gaya TES Ker EN بنا يک‎ PAS SIS 
ISA FA Mg Natar DIAN: 20110111 ع عَبّد‎ KN 


772 AR و‎ Oon an ta Pa na TU By. 
4 Pes! PEN do و‎ ga) 585) SL اَيَو ليس‎ aie 


e KDA PESAN GS AN بِذِي‎ NONG 533 ANE A2 


< 2 < A 


BA بَقِينَمِنَذِي‎ ad NG a KS NA 
Ka LATIN NGAKAL jar Mo ads 3335 PRATE sd SUS 


Da 21‏ 0 > سنس م أو عي $ م ye A NA‏ 56 ل إل و 
اجون و هى Aa Pee Sea PL Pa TAN SA AN‏ : 
PSA TE‏ ا Nr‏ ل م مے رمه س 2 SA ATAT PPa‏ .8 
PN AIA AIA Galang ses, | a Flag‏ سه GARA S UK jos‏ 


r 


SAI sea aa Trap MA ta aa 


s 


z ATA 


SAN مذي‎ SE LL 


1444. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al Mugaddamiy telah 
menceritakan kepada kami Fudhail bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada saya 
Musa bin 'Ugbah berkata, telah mengabarkan kepada saya Kuraib dari 'Abdullah bin 'Abbas 
RAa berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat dari Madinah setelah Beliau 
menyisir rambutnya dan memolesnya dengan minyak zaitun. Dan Beliau mengenakan baju 
dan rida'nya, begitu juga para sahabat Beliau. Beliau tidak melarang apapun mengenai rida' 
(selendang panjang) dan baju untuk dipakai kecuali minyak wangi (za'faran) yang masih 
tersisa pada kulit badan. Ketika paginya berada di Dzul Hulaifah, Beliau berangkat dengan 
mengendarai tunggangannya hingga sampai di padang sahara saat siang hari. Maka disitulah 
Beliau memulai ihram dengan bertalbiyyah begitu juga para sahabatnya. Lalu Beliau 
menandai hewan gurbannya. Ini terjadi pada lima hari terakhir dari bulan Dzul Oa'dah. Lalu 
Beliau sampai di Makkah pada malam keempat dari bulan Dzul Hijjah lalu Beliau 
melaksanakan thowaf di Baitulloh, lalu sa'i antara bukit Shafaa dan Marwah dan Beliau 
belum lagi bertahallul karena Beliau membawa hewan gurban yang telah ditandainya. 
Kemudian Beliau singgah di tempat yang tinggi di kota Makkah di Al Hajjun, yang dari tempat 
itu Beliau berniat memulai hajji. Beliau tidak mendekati Ka'bah setelah melaksanakan 
thowafnya disana hingga Beliau kembali dari "Arafah lalu Beliau memerintahkan para 
sahabatnya agar melaksanakan thowaf di Baitulloh dan sa'iy antara bukit Shafaa dan 
Marwah kemudian memerintahkan pula agar mereka memotong rambut mereka lalu 


bertahallul. Ketentuan ini berlaku bagi mereka yang tidak membawa hewan sembelihan 
(gurban). Maka barangsiapa yang ada isterinya bersamanya, isterinya itu halal baginya 
begitu juga memakai wewangian dan pakaian (baju). 


Bab: Orang yang bermalam di Dzul Hulaifah hingga subuh 


PEGA جر يې حَدَكَامْحَمَّدُ بدت ال‎ san NG AS TEA PA Cam SS AS a BAE bat 
KI وَيذِي‎ Ken a 25 ale 
Jala FAN AAA کټ ر‎ MAKAN أَصْبَح بِذِي‎ At بات‎ Ka ر‎ 


1445. Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Hisam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Munkadir dari Anas bin Malik radliallahu 
'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat di Madinah empat 
raka'at dan di Dzul Hulaifah dua raka'at kemudian bermalam di Dzul Hulaifah sampai pagi. 
Ketika Beliau berangkat dengan tunggangannya dan sampai siang hari, Beliau memulai 
ihram". 


اور ور 


Sasa, P NA Nn 
Ben بذِي‎ LAN Kord salat Pada gala siet DIA 


CA ARA 
1446. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Oalabah dari Anas bin Malik 
radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Zhuhur di 
Madinah empat raka'at dan shalat 'Ashar di Dzul Hulaifah dua raka'at. Dia (Abu Oalabah) 
berkata: "Aku menduga dia berkata: Beliau Shallallahu'alaihiwasallam bermalam disana 
hingga pagi". 


Bab: Mengeraskan suara saat talbiyah 


Latin عن آذیں رضي اله‎ ao ALE BEA AKA SS 


4 


ZA ALZA‏ عله Telat sah kasak‏ رَبَعَاوَ ea‏ بذِي SARAPAN‏ كتين و IA a AAS‏ خو 
KANG‏ 


1447. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qalabah dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Zhuhur di Madinah empat raka'at dan 
shalat 'Ashar di Dzul Hulaifah dua raka'at. Dan aku mendengar mereka melakukan talbiyah 
dengan mengeraskan suara mereka pada keduanya (hajji dan 'umrah). 


Bab: Talbiyah 


كيجي مه لك م L aA NYANG AA aa‏ هدس اماه درم KI Ar AS,‏ ره 
MAS USS‏ بن يو سف ا AE‏ امالك BULE‏ عبد PLAN‏ رضي الله أنتلبيّه 
KAF‏ ر ر ا ر 


ANAM LN? 2G AN Ae 2G Ask ا او و م ر ار‎ 
BEN GA KN aN Li pel AI As 


... 


Ate 


NG AN 


1448. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhua bahwa cara talbiyah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah: "Labbaikallahumma labbaik. Labbaika laa syariika laka 
labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Laa syariika lak". ("Aku datang memenuhi 
panggilanMu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanMu tidak ada sekutu bagiMu. 
Sesungguhnya segala puji, nikmat milikMU begitu pula kerajaan. Tidak ada sekutu bagiMu"). 


A Laa 2 0 A < par Ag Ka 
AN عَطِيَّةعَنَ عَايِشَةَرَضِي‎ ES UE PRE EN AA SA Kai 
e ba =s 
aa faha E ae SAN كَيْفَ‎ EN AS 
7 ra رب‎ ga 


A < A pah 


Gegar 4 ور وو ون م‎ AK E hs ر‎ ZA ASA LAL dahi NY AWI 


= 
0 رر وو 2“ وم وم 
ع IAS IK‏ تععث عابشةو Hah y‏ 
عن ا ی عطية K‏ پس کر ی 
A "s‏ . 


1449. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari 'Umarah dari Abu 'Athiyyah dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata; Sungguh aku mengetahui bagaimana cara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bertalbiyah: bahwa cara talbiyah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah: 
"Labbaikallahumma labbaik. Labbaika laa syariika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata ". 
("Aku datang memenuhi panggilanMu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanMu tidak 
ada sekutu bagiMu. Sesungguhnya segala puji, nikmat milikMu"). Hadits ini dikuatkan pula 
oleh Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dan berkata, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami 
Sulaiman aku mendengar Khaitsamah dari Abu 'Athiyyah aku mendengar dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha. 


Bab: Tahmid, tasbih dan takbir dengan mengendarai sebelum talbiyah 


9 P 
w A a 2 


LINA? LA 8 و‘‎ LN و و‎ A KAP مه‎ A 59.1 LA ه٠ م‎ ANGEL 
LA 


A 
E عو ےار اا هار ۰ »ر رر‎ E NA 2 0 )بور ر‎ CIA 
Pras SAN Si AN GUSI تُحَنْمَعَه بِالْمَدِيئَةِ الظَهرَ‎ Ilaga LAN الله صل‎ ga 5 


7 4 در م 
ehi Bl LA‏ ر aA 12 Z 222 bs‏ 2 ” نهو سو کی اھا 2 سم 8# درن 
BAN PS PA FN‏ بوعل Ol‏ وسبحو NE A‏ بح وَعمَرَة 


a11‏ حو 


ر ت 5 و ار ر Gz‏ ا 3 19 A‏ 206 8 
وَأْهَلَ الاس ai Kas USS La‏ الاس yA 54016 SEL S3‏ ية هلوا بالج قالۇ تحر Cl‏ 


4 


ر 21244 NANI . DE‏ ر 3 Dea‏ 21244 ےم ے | 765 NAMA‏ 
صل الله ع kaa sah‏ بدناتِ بِيَدِهِقِيَامََاوَ 33 3 سول الله صل A Kad da sakaki‏ كبّشين aa‏ 


KEN 2 وعم‎ AA م درم‎ 57 GANG 
NELLA Ea JAE قال ابو‎ 


1450. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Oalabah dari Anas radliallahu "anhu 
berkata: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat Zhuhur, sedangkan 
kami bersama Beliau, di Madinah empat raka'at dan shalat 'Ashar di Dzul Hulaifah dua 
raka'at. Kemudian Beliau Shallallahu'alaihiwasallam bermalam disana hingga pagi. Kemudian 
mengendara tunggangannya hingga siang hari saat tiba di adang sahara lalu Beliau memuji 
Allah, bertasbih dan bertakbir kemudian berihram (berniat) hajji dan 'umrah begitu juga 
orang-orang ikut berihran. Ketika kami telah tiba (di Makkah), Beliau memerintahkan orang- 
orang agar bertahallul hingga tiba hari tarwiah (tanggal 8 Dzul Hijjah), orang-orang berihram 
untuk niat hajji. Anas radliallahu 'anhu berkata: "Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bergurban dua ekor sapi dengan tangan Beliau sendiri sambil berdiri. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam juga menyembelih dua ekor kambing yang gemuk". Berkata, Abu "Abdullah 
Al Bukhari: Sebagian mereka berkata, hadits ini dari Ayyub dari seseorang dari Anas 
radliallahu "anhu. 


Bab: Membaca talbiyah ketika kendaraan telah berjalan 


- - 
ع ور ع 2 سدسم 


ADDE 7| یک اہ ع نّافء ع‎ AA 2 5> 2 BB AN ? 2 Sar 


A 
0 BA | کا اها ال صا اا“ ر اسك د‎ “321 


1451. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya Shalih bin Kaisan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 
radliallahu "anhuma berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam berihram ketika hewan 
tunggangannya sedang berdiri tegak". 


Bab: Membaca talbiyah dengan menghadap kiblat 


Aa ارو‎ je en LA MALAS ato 23 259 7 معو‎ ANI 22 وو‎ 259 
MPA حَدَتْمَافلَيحْعَننَافِعقَالَ كان ينعم رضي‎ SE 


- 0 - 9 § 
TA‏ ا K ad‏ ر 2A‏ اور اورا ہے سر ےا ده يي (E acoA‏ 


A A ور‎ 8 Z 0 0 موود‎ 2 

KEK صل‎ ANES Sg Ta kilo jap اسَكَوَتٌ‎ 
1452. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Daud Abu Ar-Rabi' telah menceritakan 
kepada kami Filaih dari Nafi' berkata; "Adalah Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma apabila 
hendak keluar menuju Makkah (untuk berhajji) dia memakai pakaian yang tidak 
menggunakan wewangian kemudian memasuki masjid Dzul Halaifah lalu shalat kemudian 
menaiki tunggangannya. Dan apabila tunggangannya sudah berdiri tegak dia memulai ihram 
kemudian berkata: "Beginilah aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakannya" (memulai ihram untuk hajji). 


Bab: Membaca talbiyah saat turun memasuki lembah 


P عط‎ Z A 2 ANG رو مي‎ 0 
Pai Ke iaio عي عَن اب‎ SAS JG AN JASA SS 
z pd 2 pd z "s - 
- A 2 


a) Su کافر‎ aab مک ب بين‎ NGAJENI گرو‎ BESAR 23 


.. Ox 
P 


Pa 2 2 >? ^ BAN PADI 
SERAHAN 


1453. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Abu 'Adiy dari Ibnu 'Aun dari Mujahid berkata; Kami pernah 
bersama Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma lalu orang-orang menyebut tentang Dajjal 
bahwasanya Beliau Shallallahu'alaihiwasallam menceritakan bahwa diantara kedua mata ad- 
Dajjal tertulis kata "kafir". Maka Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Aku belum 
pernah mendengarnya. Akan tetapi Beliau bersabda: "Adapun Musa Alaihissalam seolah aku 
melihatnya ketika menuruni lembah dia bertalbiyah". 


Bab: Bagaimana orang yang haid dan nifas membaca talbiyah 


3G وو فس م هع | بي “سي‎ 2 Ga aS AA ا عو م‎ Af 
2ض 8 الله‎ SME NN PE AA مَالِكَعَنَ‎ a SS 


2 9 4 G 9 3 
ع‎ iiisge sak EN A جام‎ ANA BEN EA ارق‎ 


2. okr 
A 


A IM A 
dahs A PA MAU YA LI Gaga اللَمُعَلَيَهِوَ‎ ANA AM ALA 
7 7 A T OR an P 4 - 
P ak 2 ليما‎ KAK A 4 GANG PE e GN ANA 0 - DL 
- ممه .. . . > .. . و‎ . .. 
55 ad EA بين‎ KA sab an ra يحل مما‎ 5S 


رر ص PA A A‏ 4 ر Pa‏ 4 2 و 0 w z‏ و 

a‏ ت ذلك إلى A‏ سو وو ے ے ا ar WA “2 2 GA TA . 2| MA‏ راص 
Si‏ تذلك! Gi Ga a‏ رَأسَكْوَامْتَشْطِي Kn‏ 
P‏ 


2 
2 
4 a “5 
. 


P 2 4م‎ 4 PA Pd < Pa 2 2. 

- ok ار ےر ےہ‎ 212A ور‎ NA KG TSAI E 4 8ر‎ 

BESAR Lea agan, صا‎ DA ye Has aka Sakadi العم‎ 
A ےر‎ 4 z Z 

AAE ah EAR ر‎ ANG MGG 4 2 1 كدري‎ P INGGA -2217 26 

| ع run an‏ ك قات قطاف الذِينَ گائو ا اهلو GA A‏ 


KLEWER ر‎ oao o كمه رت ور ر‎ 1 1 A رر ر‎ MoS 
SAN GA AR ia MGG Sabah ALS اطواقا حر‎ SA A És الصَّقَاوَالمَوَوَ‎ 
Be pb L6 


e 
P 


1454. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha, isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Kami keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat hajji wada' lalu kami berihram untuk 'umrah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
kemudian berkata: "Barangsiapa yang membawa hewan sembelihan hendaklah dia berihram 
untuk hajji sekaligus 'umrah kemudian dia tidak bertahallul hingga bertahallul untuk 
keduanya (hajji dan 'umrah) ". Maka aku tiba di Makkah sedang aku dalam keadaan 
mengalami haidh sehinga aku tidak melakukan thowaf di Baitulloh dan juga tidak melakuka 
sa'iy antara bukit Ash-Shafa dan Al Marwah. Lalu aku adukan kondisiku itu kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam. Maka Beliau bersabda: "Uraikanlah rambutmu dan sisirlah dan 
berihramlah untuk hajji dan tinggalkan 'umrah". Maka kemudian aku laksanakan. Setelah 


kami selesai menunaikan manasik hajji, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku 
bersama 'Abdurrahman bin Abu Bakar menuju Tan'im yang dari tempat itu aku harus 
memulai 'umrah. Beliau berkata: "Ini pengganti 'umrahmu" "Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Maka orang-orang yang berihram untuk 'umrah melakukan thowaf di Baitulloh dan sa'iy 
antara bukit Ash-Shafa dan Al Marwah lalu mereka bertahallul kemudian mereka thowaf 
yang lain lagi setelah kembali dari Mina. Adapun orang-orang yang menggabungkan hajji dan 
'umrah mereka hanya melakukan thowaf satu kali". 


Bab: Orang yang membaca talbiyah di masa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, 
sebagaimana Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam membaca 


TE 


D SI ALA تچ قال‎ Sea 
BAN Sai SAN BA BA AE NA NA UE A5 


g 


NSA AH an NE GILA ko LANA 
- 5 2 A 
SSU ESA 


1455. Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim dari Ibnu Juraij, 'Atho' berkata, 
Jabir radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintah 'Ali radliallahu 
'anhu agar tetap menjaga ihramnya, lalu Beliau menyebutkan ucapan Suragah. Muhammad 
bin Bakar menambahkan dari Ibnu Juraij Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya 
kepadanya ('Ali): "Wahai 'Ali, bagaimana cara kamu berihram (memulai hajji)?". Dia 
menjawab: "Aku berihram sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berihram". Maka 
Beliau bersabda: "Berkurbanlah dan jagalah keadaanmu tetap dalam keadaan berihram". 


AE EN AN aya NAAM E LENSA 


Pa KAA aa E مالك رضي‎ Ki ASI 


LIAN GKI MSN HI sa: 1 LE Jo AN JANG EL IE 


1456. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin'Ali Al Khallal Al Hudzliy telah 
menceritakan kepada kami 'Adush Shamad telah menceritakan kepada kami Salim bin Hayan 
berkata: Aku mendengar Marwan Al Ashfar dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: 
"Ali radliallahu 'anhu tiba di Makkah dari Yaman mendahului Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. 
Beliau bertanya kepadanya: "Bagaimana cara kamu berihram (memulai hajji)?". Dia 
menjawab: "Aku berihram sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berihram". Maka 
Beliau bersabda: "Seandainya aku tidak membawa hewan gurban pasti aku sudah 
bertahallul". 


س 50 7 عر 26 
ران وش ا ? قيس بن ملم عَنْ طَارِق بن شهَابٍعَنْ أبي مُومَى رضي 


عو مه 


MAN ISA, Sen BIL AA LE الي صل‎ STELAN 


223% 


2 A r Gn 2 2 r 
Sa NAB ada JANG ka yaa AN Degan Peran 


MA Pa AN ea‏ ابو لكوم لبر 
NGALANG 53‏ انا خد ب کاب اله KEL AG a‏ قال الهو LANG gah KAN iyan‏ 5 )5 
SE Aa AE ega Ea‏ يحل GAN S3 FE‏ 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada‏ .1457 
kami Sufyan dari Oais bin Muslim dari Thorig bin Syihab dari Abu Musa radliallahu 'anhu‏ 
berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengutusku kepada suatu kaum di negeri Yaman.‏ 
Ketika aku sudah kembali aku menemui Beliau ketika Beliau berada di Batha'. Beliau berkata,‏ 
kepadaku: "Bagaimana cara kamu berihram (memulai hajji)?". Aku menjawab: "Aku‏ 
berihram sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berihram". Beliau bertanya lagi:‏ 
"Apakah kamu ada membawa hewan gurban?. Aku menjawab: "Tidak". Maka Beliau‏ 
memerintahkan aku agar aku melakukan thowaf di Baitulloh dan sa'iy antara bukit Ash-Shafa‏ 
dan Al Marwah lalu memerintahkan aku pula agar aku bertahallul. Lalu aku temui seorang‏ 
wanita dari keluargaku lalu dia menyisir rambutku atau membasuh kepalaku. Lalu 'Umar‏ 
radliallahu 'anhu datang dan berkata: "Jika kita mengambil pedoman dari Kitab Allah,‏ 
sesungguhnya Dia memerintahkan kita agar kita menyempurnakannya (hajji dan 'umrah).‏ 
Allah subhanahu wata'ala berfirman (Os Al Bagarah ayat 196) yang artinya: ("Dan‏ 
semprurnakanlah "ibadah hajji dan 'umrah kalian karena Allah) ", dan seandainya kita‏ 
mengambil pedoman dari sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, sesungguhnya‏ 
Beliau tidak bertahallul kecuali setelah menyembelih hewan qurban".‏ 


Bab: Firman Allah "(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi , 
barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, 
maka tidak boleh rafats , berbuat fasik dan berbantah bantahan di dalam masa 
mengerjakan haji..." 


a a KAN SG SAE JENIS 
AA geass PAES AN AN ar EA a 


ARTA 5 ٽڪ مهد‎ na AEE EA م داضم‎ aan seg وح‎ 


BEN NYA ea KN كانم‎ a s alii t Gas 


A 


| يَقدِرُو‎ GAM R25 Bs JAN Pa ad sela pala ولا اغ‎ 


Z 


AGENG AW: peka AI ASI en 
u A p 


4 PETTIR ENG NEH NGA JAKA Be YG Ginah KÊN 


ر 


ba BASE کیو کسی‎ AA Cars MG, 


2 ge Z 


PANG PI D في حَجَتِهِ حَنَّىقَدِمُنَامِنَى‎ 
Aing PAK Sena NIA حَتَىمَرَلَالْمُحَصَّب‎ AI 
CE Fata PI AS sana ês Kadis 
Serian SIRI َر عتم ن الو اف جنم بم ڪر‎ 


2? وم‎ » 7 Lt Zr 6 fj 41 Pa LA 4 
Ben وراو‎ seat ضور ضير تقال صا‎ Sia MPA 3 ga Gad الاس‎ 


1458. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah 
menceritakan kepada saya Abu Bakar Al Hanafiy telah menceritakan kepada kami Aflah bin 
Humaid; aku mendengar Al Qasim bin Muhammad dari "Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada bulan haji dan malam- 
malam bulan hajji serta hari-hari haram haji hingga kami singgah di daerah Saraf. 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Maka Beliau keluar menemui para sahabatnya lalu berkata: 
"Barangsiapa diantara kalian yang tidak membawa hewan gurban dan ia lebih suka bila 
menjadikan ihramnya sebagai 'umrah, maka lakukanlah dan barangsiapa yang membawa 
hewan qurban tidak apa". "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka diantara para sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang mengambilnya (apa yang diserukan oleh Beliau) 
dan ada juga yang meninggalkannya". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Adapun Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam dan beberapa orang dari para sahabatnya adalah termasuk 
orang-orang yang kuat dan mereka membawa hewan gurban maka mereka tidak mengambil 
ihram mereka sebagai 'umrah". "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku sedangkan aku ketika itu sedang menangis, maka 
Beliau bertanya: "Wahai gerangan, apa yang membuatmu menangis,?" Aku menjawab: "Aku 
telah mendengar apa yang anda katakan kepada para sahabat anda sehingga aku terhalang 
melakukan 'umrah". Beliau bertanya: "Memang apa yang sedang kamu alami?". Aku 
menjawab: "Aku tidak shalat". Beliau berkata: "Tidak apa, karena kamu hanyalah seorang 
wanita dari putri-putri Adam yang Allah telah menetapkan untuk mereka ketentuan 
(maksudnya haidh), maka laksanakanlah hajjimu semoga Allah subhanahu wata'ala 
memberikan pahala dengannya". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka kemudian kami 
keluar dalam pelaksanaan hajji Beliau hingga kami tiba di Mina yang ketika itu aku telah 
kembali suci. Kemudian aku keluar dari Mina lalu menuntaskan manasik di Baitulloh". 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Kemudian aku keluar bersama Beliau pada nafar akhir hingga 
Beliau sampai di tempat melempar Jumrah dan kamipun ikut berhenti bersama Beliau. 
Kemudian Beliau memanggil 'Abdurrahman bin Abu Bakar seraya berkata: "Keluarlah kamu 
bersama saudaramu ini dari tanah haram dan lakukanlah ihram untuk 'umrah lalu 
selesaikanlah manasik lalu datanglah kalian berdua kesini karena aku akan menunggu kalian 
hingga kalian datang". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka kami berdua keluar hingga 
saat aku sudah selesai (dari 'umrahku) dan menyelesaikan thowafku aku datang menemui 
Beliau pada waktu sahar (sepertiga akhir malam) lalu Beliau bertanya: "Apakah kalian sudah 
selesai?". Aku menjawab: "Ya sudah". Maka Beliau mengumumkan keberangkatan kepada 
para sahabatnya. Maka orang-orang berangkat dan berjalan menuju Madinah". Sabda Nabi 


Shallallahu'alaihiwasallam "dhair":. Kata kerja bisa berasal dari "dhaoro-yadhiiru" yang 
kesemuanya memiliki arti: “membahayakan” atau "merugikan". 


Bab: Haji tamattu', giran dan ifrad 


CI ِعَنْعَايِشَدَرَضِيَ‎ a AoE ana Mai 
NAAA BAYAN AAN HA KANAN, GAN sela 31: MN NG 
ois P sn karna Bu 


2 A 
eh KA rata A 2 


BI ga NG SEKS ha MANA i EA 


ru 


ESA kb Ia iksi í E‏ قَالَكَاذْهَبِيمَعَ 


خي دمو إل انهم أل Jis Pa‏ گا و iaaa LS‏ إلا GAENE‏ 


2 yt LA 
8 


حٌى أو Pan IK seibu‏ قاَتَقلَتى قال لا باس افر Haaa ANN NG‏ 


-i 


4 ۶ y 
BANG KANAK AA عدا أو‎ SANGA AG Kata datan gp gala ya AN AA) 


1459. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha, "Kami berangkat 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan setahu kami, tidaklah beliau berangkat 
melainkan untuk melaksanakan hajji. Ketika kami telah sampai (di Makkah), kami 
melaksanakan thowaf di Baitulloh, maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan siapa yang tidak membawa hewan gurban agar bertahallul. Maka orang 
yang tidak membawa hewan gurban bertahallul begitu juga isteri-isteri Beliau yang tidak 
membawa hewan qurban mereka bertahallul". "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kemudian 
aku mengalami haidh sedangkan aku belum melaksanakan thowaf di Baitulloh. Ketika pada 
malam saat para hujjaj keluar dari (Makkah setelah hari-hari Tasyrig), 'Aisyah radliallahu 
'anha berkata: "Wahai Rasulullah, orang-orang kembali dengan 'umrah dan hajji sedangkan 
aku hanya kembali dengan hajji". Beliau berkata: "Apakah kamu melaksanakan thowaf pada 
malam-malam bulan hajji ketika kita sampai di Makkah?". Aku jawab: "Tidak". Beliau 
berkata: "Pergilah kamu bersama saudaramu ke Tan'im dan mulailah dari sana berihram 
untuk 'umrah kemudian tempat kamu begini begini". Shafiyyah berkata: "Aku tidak melihat 
kecuali dia ("Aisyah radliallahu 'anha) telah menjadikan orang-orang tertahan (perjalanan 
pulangnya) ". Beliau Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Celaka" atau "Apakah kamu tidak 
thowaf pada hari Nahar". "Aisyah radliallahu 'anha menjawab: "Benar" Beliau berkata: "Tidak 
apa, nafarlah (keluar dari Mina setelah menuntaskan manasik hajji) ". "Aisyah radliallahu 
'anha berkata: "Kemudian aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat Beliau tiba 
dari Makkah sedangkan aku sudah lebih dulu singgah atau aku baru tiba sedang Beliau sudah 
singgah dari Makkah. 


NG 


giae JB عَيَدِ ال‎ gi bana AN سف اځ تاماعنا ي‎ PAN SAS 
Be ga NE GRAN كر جتاهع رمو ل‎ IMAGE ي‎ ALE AAN 


LAI ا‎ aa gi ah hibe NA Aa a س‎ 
PAN KN JA Jogi SAN AN بالخ أو‎ JAGA Gb A ala yaa 
1460. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Al Aswad Muhammad bin 'Abdurrahman bin Naufal dari 'Urwah bin Az Zubair 
dari “Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kami berangkat bersama Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam pada tahun hajji wada' (perpisahan). Diantara kami ada yang berihram untuk 
'umrah, ada yang berihram untuk hajji dan 'umrah dan ada pula yang berihram untuk hajji. 
Sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berihram untuk hajji. Adapun orang yang 
berihram untuk hajji atau menggabungkan hajji dan 'umrah maka mereka tidak bertahallul 

sampai hari nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah) ". 


Cara 
63 


SA An in Ji bi AN pas DA KE AS LE DAS SS 
Ser na aa sean KE rê ag KA VE, LAN aa Menanam 


Jala pl Ga ANE NE KIS 335 Pa ap AN َكَمَارَأی‎ 


Kar 


X 


n 


1461. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari 'Ali bin Husain 
dari Marwan bin Al Hakam berkata: "Aku menyaksikan 'Utsman dan 'Ali radliallahu 'anhuma 
melarang mengerjakan hajji dengan cara tamattu' dan agar pelaksanaan keduanya 
digabungkan. Ketika aku melihat 'Ali berihram untuk keduanya (dengan niat atau talbiyyah); 
"labbaika bi'umrah wa hajjah (Ya Allah aku penuhi panggilanMu dan aku berniat untuk 
'umrah dan hajji), dia berkata: "Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam hanya karena perkataan seseorang". 


KAIN ME Akan ea: SEN ALA ل‎ Mr Para NANA 
ر‎ ag AN a ا‎ Sah ٠ AA? س ور‎ KAG عر و اور‎ Atur 
الفجو ر فالا رض و يَجُعَلورَالمحَرَم صَفرًا‎ Aaliya ار‎ Alatas BEN 


r 


KESAN KAA AN iieis ke NG SME AN i َيف‎ 
yiia NG ES i- Peranan Aa Jé jls A 


2 


ARENAEN 


1462. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas 


radliallahu 'anhuma berkata: "Orang-orang (Kaum Jahiliyah) menganggap melaksanakan 
'umrah pada bulan-bulan hajji adalah kejahatan yang paling besar di muka bumi dan mereka 
menjadiikan bulan haram adalah bulan Shafar dan mereka berkata: "Jika luka sudah sembuh 
(pada unta setelah melahirkan) dan sisa-sisa pelaksanaan hajji sudah hilang dan bulan Shafar 
sudah berlalu maka baru dibolehkan 'umrah bagi mereka yang mau ber'umrah". Kemudian 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba di Makkah pada hari keempat 
bulan Dzul Hijjah, mereka bertalbiyyah untuk haji. Kemudian Beliau memerintahkan mereka 
agar menjadikannya sebagai niat 'umrah. Hal ini menjadi perkara yang besar bagi mereka 
sehingga mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa saja yang halal (dibolehkan)?". Beliau 
menjawab: "Semuanya halal (boleh) ". 


PA Eza PALEY PEA‏ دو ر هيم Piy 5 Ts 5 > 29 Pd‏ ع 
ES E S all aa CSS‏ شعبَة عقيس A a‏ عَنّطارق بن شهاب عَنّأبى 
ZAZA? A Aa‏ وغ عر" a‏ ا AA‏ ر ار و ا 

Ja ea aE N a EA JEEN مو سی رضي‎ 

1463. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah menceritakan 
kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qais bin Muslim dari 


Thorig bin Syihab dari Abu Musa radliallahu 'anhu berkata: "Aku mendatangi Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam ". Lalu Beliau memerintahnya untuk bertahallul". 


An Pap‏ ملكي D‏ 5 ر رو )ت ووو و ر کے وبا z‏ وا 34ر 


MEA سول‎ MEA GL صل‎ AN ALA عَنْحَفْصََرَضِيَ‎ 
4 s 


© ga, ka 22 AAL, Z A ak ML وم‎ LAI gagi وم‎ é 
-5 2 2 CA 2 AA. = le D RA Kogan, - 
تك قا| إن بدت أسي وَقلدتهديي فلا أ > حتىا‎ gas ipa <) H3 da حلو‎ 


1464. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik. Dan diriwaatkan pula. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 
mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Hafshah 
radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dia berkata: "Wahai 
Rasulullah, bagaimana orang-orang telah bertahallul untuk 'umrah mereka sedang anda 
malah tidak bertahallul dari 'umrah anda?". Beliau menjawab: "Sungguh aku sudah mengikat 
rambutku dan telah menandai hewan gurbanku dan aku tidak akan bertahallul kecuali 
setelah menyembelih hewan qurban (pada hari nahar) ". 


A 4 - 
PES BEE HSE LAN gae atasi cok PAC AN aaa SAS SAS 
TG 1 
ل مو و ا‎ Beta Ta 25 Aarti ال‎ MA Es 
فرَأَ يت ف الْمَمَام جلا قول لي حَخ مَبِروروَعَمَرَةمتقبّاة‎ ASEAN اس رضي‎ 


Z PA 
“ 572 بع‎ 


DA 
472 2 2 22 < DAN ر‎ PA ل و‎ arai A Ga NG TEE 2 
A 
ي‎ ya: 
كم في‎ AE 2411115 AA AAA NG 


1465. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
mengabarkan kepada kami Abu Jamrah Nashr bin 'Imran Adh Dhuba'iy berkata: "Aku 
mengerjakan haji dengan tamattu' namun orang-orang melarangku maka aku tanyakan hal 
itu kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma. Maka dia memerintahkan aku (melanjutkan 


tamattu'). Kemudian aku bermimpi yang dalam mimpiku aku melihat ada seseorang berkata 
kepadaku, "hajji yang mabrur dan 'umrah yang diterima". Lalu hal ini aku kabarkan kepada 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu. Maka dia berkata: "Sebagai suatu sunnah Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam ". Lalu dia berkata, kepadaku: "Berdirilah di hadapanku, karena 
aku akan memberimu bagian dari hartaku". Syu'bah berkata: Maka aku tanyakan: 
"Mengapa?". Dia (Abu Hamzah) berkata: "Karena mimpi yang aku alami itu". 


DHE Le JA Sp Arca SAE AS ANA êh a ANG 


2 


Z 


AE حَدَكْنِي‎ NG akh A KELAS Ds Kn Ka oa BII 


IM 


PAT asa as Kelasa 212A VETA 
AN SAN N SIS جلو امن ٳ خر اڪ بطو‎ ANJI gi 
SEN ISA pa AI AAA sel Jati ANG NG EL حلا حَتَّى‎ Ai 
Selain SING KA JAN JAENA Da 
A AAS اقا قال أو‎ Asia NG کی‎ LAN AA م‎ 
KAN LAI 


KAN 


1466. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Abu 
Sihab berkata: "Aku menuju Makkah dengan berihram untuk 'umrah sebagai pelaksanaan 
hajji dengan tamattu'. Maka kami tiba tiga hari sebelum hari Tarwiyah. Maka orang-orang 
berkata, kepadaku: "Dari penduduk (rumah-rumah di) Makkah maka hajjimu sekarang 
sebagai orang Makkah". Kemudian aku menemui 'Atho' untuk meminta fatwa darinya. Maka 
dia berkata; Telah menceritakan kepada saya Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua bahwa 
dia pernah melaksanakan hajji bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika Beliau 
menggiring hewan qurbannya ketika orang-orang sudah berihram untuk haji secara ifrad, 
maka Beliau berkata, kepada mereka: "Halalkanlah ihram kalian ketika sudah thowaf di 
Baitulloh dan sa'iy antara bukit Ash-Shafa dan Al Marwah dan memotong rambut dan 
tinggalah (di Makkah) dalam keadaan halal hingga apabila tiba hari Tarwiyah berihramlah 
untuk hajji dan jadikan apa yang sudah kalian lakukan dari manasik ini sebagai pelaksanaan 
hajji dengan tamattu'. Mereka bertanya: "Bagaimana kami menjadikannya sebagai tamattu' 
sedang kami sudah meniatkannya sebagai ihram hajji?". Maka Beliau berkata: 
"Laksanakanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Seandainya aku tidak membawa 
hewan qurban tentu aku akan melaksanakan seperti yang aku perintahkan kepada kalian. 
Akan tetapi tidak halal bagiku apa-apa yang diharamkan selama ihram ini hingga hewan 
qurban sudah sampai pada tempat sembelihannya (pada hari nahar) ". Maka orang-orang 
melaksanakannya". Berkata, Abu 'Abdullah Al Buklhoriy: "Abu Syihab tidak memiliki sanad 
selain jalan ini". 


ور و ور س E‏ 26 وم وور 275 2 LGA‏ و و 
aa ani ee MAL NYA‏ بن Nata‏ 56 5 عَنْ شعْبَهعَنعَمْر SERAM ES TAI‏ 
KA 2 4‏ سور و إل mi‏ 2 ع قرام KANE,‏ 
GAWE Sea ea‏ رضي beta AN‏ وَهْمَابِعْسَقَانَ: FLA‏ يد إل"أ 

baal, NERO s sa a ya SNN AJA تتبن عن أمر فلا‎ 
1467. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Hajjaj bin Muhammad Al A'war dari Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dari Sa'id bin Al Musayab 
berkata: 'Ali dan "Utsman radliallahu 'anhuma berbeda pendapat tentang pelaksanaan hajji 
dengan tamattu' ketika keduanya berada di 'Usfan. 'Ali berkata: "Apa yang kamu inginkan 
sehingga kamu melarang sesuatu yang telah dikerjakan oleh Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam?". Ketika 'Ali menyampaikan pendapatnya itu, maka dia memulai 
ihram dengan menggabungkan keduanya (hajji dan 'umrah). 


Bab: Orang yang membaca talbiyah haji dengan menyebutnya 


Ge 


Sean ME? Se مجاه دا يَقُولَ‎ La KAT EN INA AA ا‎ 


e 


CA حقو ل كيك اليك‎ gala AAA ل الوصا‎ E 
: ANUS aka yana له‎ ZA SAN 


1468. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub berkata; Aku mendengar Mujahid berkata; telah menceritakan 
kepada kami Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua berkata: "Kami berangkat menuju Makkah 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kami mengucapkan talbiyah (niat dalam 
ihram): "Labbaikallahumma labbaika bilhajj" (Ya Allah kami memenuhi panggilanMu untuk 
berihram hajji). Maka kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami, 
maka kami menjadikannya sebagai ihram untuk 'umrah". 


Bab: Haji tamattu' di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


NGGEN ان رضي‎ gae yên SE NENGGE SAS SAS A 3 تتامو ی‎ 

lala D SST Pan Ng OAT AN EA Pe SME Kai 

1469. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 

Hammam dari Qatadah berkata,, telah menceritakan kepada saya Muthrrif dari "Imran 

radliallahu 'anhu berkata: "Kami melaksanakan hajji dengan cara tamattu' pada masa hidup 

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, Maka turunlah ayat Al Qur'an Al Baqarah ayat 195). 
Dia ('Imran) bersabda: "Seseorang berpendapat sesuai kehendak Allah". 


Bab: Mandi saat masuk Makkah 


04 D 22A NANG AL Aa I عو‎ GTA LOL م رد 2 و‎ 
رضي الله‎ ALAN ا‎ a 


A 
A Ha {z 


EE AER Hiao Ian تبي يَبِيثُ بِذِي طِوّى‎ NGE DAN AN ماداد‎ 
LL Ia gala siet DISS 


1470. Telah menceritakan kepada sayai Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Ibnu 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Nafi' berkata,, bahwa 'Abdullah 
bin 'Umar radliallahu 'anhua bila sudah mendekati tanah haram dia berhenti dari membaca 
talbiyah lalu bermalam di Dzu Thuwa lalu shalat Shubuh disana lalu mandi kemudian 
menceritakan bahwa Nabiyullah Shallallahu'alaihiwasallam melakukannya seperti itu. 


Bab: Masuk Makkah di waktu siang atau malam 


w 


SYEL عُمَر رضي‎ NEE Éi gah SS ASS 


SA رضي‎ KANG P NE Lis بيطو‎ ala sel ko b) 


1471. Telah menceritakan kepada sayai Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bermalam di Dzu Thuwa sampai pagi lalu 
memasuki kota Makkah". Dan Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma juga melakukannya seperti 
itu. 


Bab: Dari mana arah masuk Makkah 


WAN 


KE ea Ss قال حَدَدَنِي م‎ 3 Ham gi) Ss 
PENKA A : SANGANG Sasa sa ال ا‎ AN 2356 ال‎ 


1472. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada saya Ma'n berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam memasuki (kota Makkah) 
melewati dataran tinggi dan keluar melewati dataran rendah. 


Bab: Dari mana keluar dari Makkah 


25 PA er لحرا‎ 


VA رضي‎ gan PE اله عن افع‎ ANE 33 53 SIS pa aa 
me a NA sha pa Kadal AA NA TIARA 


و 


PEMAI ISBN قال هو مسد كَانَعِوِقَالَأَبُو‎ e AJE EA 
si نيه بو هو مەقالابو يحيى بن مع‎ 


Bip Sta < e چو‎ A م ?2 ده ساس‎ DL 
SE WG ر‎ GEN an SEN AL قول‎ Reni Pn 
عِنَدَمْسَدْدِ‎ aigós 


1473. Telah menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhad Al Bashriy telah 
menceritakan kepada kami Yaha dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 
'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memasuki kota Makkah dari daerah 
Kada' melewati dataran yang terletak di Bathha' tinggi dan keluar melewati dataran rendah. 
Abu "Abdullah Al Bukhariy berkata: Dahulu dikatakan ia adalah Musaddad sebagai namanya. 
Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: Aku mendengar Yahya bin Ma 'in berkata, aku 
mendengar Yahya bin Sa'id berkata: "Seandainya aku mendatangi Musaddad di rumahnya 
lalu aku ceritakan tentulah dia membenarkan hal itu. Dan aku tidak peduli apakah catatanku 
(kitabku) ada padaku atau pada Musaddad". 


EM a RE EA NGANGSEG JEANS KAN SS 
ag É Ea Bade das aké ALA Na 


1474. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy dan Muhammad bin Al Mutsanna 
keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Hisyam bin 
'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
ketika datang ke kota Makkah, Beliau memasukinya lewat dataran tingginya dan keluar 
melewati dataran rendahnya. 


CiS 


KL P: 97 = Wan A 5 - Widi Pa En 5 2 2 
KAI GSA i ERA A داقو مو‎ 


SERA <‏ و و an‏ عر 1ك La... sana‏ 2 ر 
رضي AN GEN‏ صل SAE al Dag SINIS tyagi JEG gla ak EN‏ 


1475. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghoylan Al Marwaziy telah 
menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah 
dari bapaknya dari “Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memasuki (kota Makkah) pada tahun pembebasan dari Kada' dan keluar dari Kudan melalui 
dataran tinggi kota Makkah. 


AE KAR na Ai HA GAN ALA SAS 
Tatan 393 47235 مَكَدَكَالَهِسَامُوَ‎ JAS SANA a يهو‎ EN BANA 


2 - Rogé- “os CREDY ZER > ر‎ NG Lo. 
4); Pad Ke ENE کداءِو‎ Aya ما يد خل‎ ASI NIE كَدَاءِوَ‎ Ira La AS 
1476. Telah menceritakan kepada kami Ahmad telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb 
telah mengabarkan kepada kami 'Amru dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah 


radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memasuki (kota Makkah) pada 
tahun pembebasan dari Kada' dataran tinggi kota Makkah. Hisyam berkata: Dan 'Urwah 


melewati keduanya dari Kada' dan Kudan. Namun kebanyakan dari Kada' karena tempat ini 
yang lebih dekat dengan rumahnya. 


P ál Jo NGÊS NE E Pre as 
nu MERA ya D 


1477. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Hatim dari Hisyam dari 'Urwah; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memasuki 
(kota Makkah) pada tahun pembebasan dari Kada' dataran tinggi kota Makkah. Dan 'Urwah 
kebanyakan memasukinya lewat Kada' karena tempat ini yang lebih dekat dengan 
rumahnya. 


SANA ka AAL SEA SS SA سى‎ Pa SA 


NE بِهِمَااِلَ‎ ANG من‎ Jae BA PR OE 
Jen AS A 


1478. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah 
menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya; bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memasuki (kota Makkah) pada tahun pembebasan dari Kada'. Dan 'Urwah memasukinya 
melalui keduanya dan kebanyakan dia memasukinya dari Kada' karena ini tempat yang 
paling dekat dengan rumahnya. Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: "Kuda' dan Kadan adalah 
dua tempat yang berbeda". 


Bab: Keutamaan Makkah dan bangunannya 


rg 


T i sE A I HAE JAN عاص‎ Á 3 KAYA KANG 


2 


yaa WIL RN 22 SILA رضي‎ AE سَعِعَتجَابِرَ‎ 


Kendra 


IE DN Jaka ak A رقا‎ NA 
KESAN NG NGA ÊNGG êsah NI 


1479. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Ashim berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Juraij berkata, telah 
mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar berkata; Aku mendengar Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhua berkata: "Ketika Ka'bah dibangun (diperbaiki) Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 'Abbas mengangkut bebatuan, Saat itu Al 'Abbas berkata kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam: "Ikatlah kain sarungmu pada lehermu". Tiba-tiba Beliau 
tersungkur ke tanah lalu kedua matanya terbelalak menengadah ke arah langit. Lalu Beliau 
berkata: "Berikanlah kain sarungku". Kemudian Beliau mengikatnya kembali dengan kuat. 


ss 2007‏ ولو )م2 و > 2 Ta‏ > و و NE‏ ب و G‏ 
a USS‏ مَالِِعَنَابّنِشهاب عَنْسَالِم بّنٍ Sepa NE‏ 


FEE ASN íK‏ عَنعَايِشَدَرَضِيَ II EN‏ حالصل NN aan‏ ۇش ادر شىلا 


ISI NIA BAN BN PA Iga SA pidasin 


SEBELAH, مك‎ BSN Fat Asa data Kas 
A 


A 


(65 Ia la ja 2 EARTE 2. La UGA asas SNG Gah An 


IS AN AA HNS NYAD Fla NE Ya: a 


A 


LAN 


Sa 


1480. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Salim bin 'Abdullah bahwa 'Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar mengabarkan 
kepada 'Abdullah bin "Umar dari "Aisyah radliallahu 'anhum, isteri Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Tidakkah kamu 
tahu bahwa kaummu ketika membangun Ka'bah mereka menggesernya dari pondasi yang 
dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam?". Aku berkata: "Wahai Rasulullah, mengapa anda 
tidak mengembalikannya ke posisi yang dibuat Nabi Ibrahim Aalaihissalam?". Beliau 
menjawab: "Seandainya tidak mempertimbangkan masa-masa kaummu yang masih lekat 
dengan kekufuran tentu aku sudah melakukannya". Maka 'Abdullah radliallahu 'anhu 
berkata: "Sekalipun 'Aisyah radliallahu 'anha mendengar hal ini langsung dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, namun aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam meninggalkan 'istilam' terhadap dua rukun yang menghadap (Hajar Aswad) ini, 
selain memang Baitullah ini tidak disempurnakan pembangunannya di atas pondasi yang 
dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 


WAN Ge AE Ponse غو غ انت‎ Pe CAN CE Ul LN 


BAN VIATA PA Para pe kaya Mata NIA JAHAL 


سر ر DAA‏ ا و 


A IRSA FORAGE aa E CATATAN PARA IJ | 
NE ل‎ Oia KA BAYAN 


e Lea لعن‎ ca Jas 


1481. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Al 
Ahwash telah menceritakan kepada kami Asy'ats dari Al Aswad bin Yazid dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata,, "Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apakah 
Hijir Isma'il masuk bagian dari Ka'bah Baitulloh?". Beliau menjawab: "Ya benar". Lalu aku 
bertanya lagi: "Mengapa mereka tidak memasukkannya kedalam Ka'bah?". Beliau 
menjawab: "Seseungguhnya kaummu kekurangan biaya". Aku bertanya lagi: "Lalu apa 
alasannya pintu Ka'bah agak tinggi?" Beliau menjawab: "Kaummu yang membuatnya seperti 
itu dengan tujuan mereka bisa memasukkan siapa yang mereka kehendaki dan melarang 


Siapa yang mereka kehendaki. Seandainya bukan karena pertimbangan keberadaan kaummu 
yang masih lekat dengan jahiliyyah (tentu aku sudah melakukannya) namun aku khawatir 
hati mereka mengingkarinya bila aku memasukkan Hijir Isma'il ke dalam Ka'bah dan bila aku 
ratakan pintunya dengan permukaan tanah". 


2 


A 
Ne ee ENG Ba E ER BS Na NGA AAA 
بيد جن | اعم بو عن سداق عن یو کن يشذر صي‎ 


رول ال صل a PMN FI NE‏ يناساس 


1 
د د 2 4 Z‏ 4“ 


Ui SA ماو ية‎ PASEK gê ASEAN 3 SE YEN ad براه‎ 


2 


DH 


ا ا 
يعرى ‏ د : 
z‏ 


1482. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Isma'il telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadaku: "Seandainya bukan karena zaman 
kaummu yang masih lekat dengan kekufuran tentu aku sudah membongkar Ka'bah lalu aku 
bangun kembali diatas pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam karena orang- 
orang Quraisy telah mengurangi pembangunannya dan aku akan buatkan pintu (dari 
belakangnya) ". Berkata, Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hisyam: istilah 
Khalfan maksudnya adalah pintu". 


DE KELOU a ANG Ja AS GS KE ANG 
HAN BAN feudis JA n ENÍ ÁI á 
Perai so MUA Gt isg Hasil Hae Ines 
MARGA رضي‎ KN EN UAN HI Ane IG ANG 36 76 


2 رر‎ A KH 


ana Jeans Sa KIA I 


A روه 27 2 ر‎ BP Au 0 م‎ NYA re LE 
شار إلى‎ L a EiL MS iia pa AE AAS KANA ير ف‎ JG Ja Yaaa حِجَارَة‎ 


San Sila SE ASEAN aa 


1483. Telah menceritakan kepada kami Bayan bin 'Amru telah menceritakan kepada kami 
Yazid telah menceritakan kepada kami Jarir bin hazim telah menceritakan kepada kami Yazid 
bin Ruman dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata, kepadanya: "Seandainya bukan karena keberadaan kaummu yang masih lekat 
dengan kejahiliyahan, tentu aku sudah perintahkan agar Ka'bah Baitulloh dirabohkan lalu 
aku masukkan ke dalamnya apa yang sudah dikeluarkan darinya dan aku akan jadikan 
(pintunya yang ada sekarang) rata dengan permukaan tanah, lalu aku buat pintu timur dan 
pintu barat dengan begitu aku membangunya diatas pondasi yang telah dibangun oleh Nabi 
Ibrahim Alaihissalam". Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam inilah yang kemudian 
dijadikan alasan oleh 'Abdullah bin Az Zubair untuk merabohkannya. Berkata, Yazid: "Aku 
melihat Ibnu Zubair ketika merabohkannya lalu membangunnya kembali, dia memasukkan 


sebagian Hijir Isma'il dan aku melihat pondasi yang dibangun Nabi Ibrahim Alaihissalam 
berupa bebatuan menyerupai punuk-punuk unta". Jarir berkata: "Aku bertanya kepadanya: 
"Dimana posisinya?". Dia berkata: "Akan kutunjukkan kepadamu sekarang". Maka aku 
bersamanya masuk ke dalam Al Hijir lalu dia menunjuk pada suatu tempat seraya berkata: 
"Inilah posisinya". Jarir berkata: "Kemudian aku mengukur jaraknya dari Al Hijir ternyata kira- 
kira kurang lebih enam hasta". 


Bab: Keutamaan tanah haram 


Kera a يدبن دعَب الْحَمِيدِعَنَمَنَمْ‎ ANAN NET Ha Gi 


4 
A 


Tás ESE ETE saesae AA ye SJ BJB رَضِيَ‎ aé 
WAN Ta MoU 56 NG 


1484. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin 'Abdul Hamid dari Manshur dari Mujahid dari Thowus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada hari pembebasan 
kota Makkah: "Sesungguhnya tanah ini telah diharamkan oleh Allah, maka tidak boleh 
ditebang pohonnya dan tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak ditemukan satupun 
barang yang hilang kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya (pemiliknya) " 


Bab: Menginap di rumah-rumah Makkah, jual beli, dan bahwa manusia... 


244 3 2 RAW 
ان ھی عن م عن اب هاپ ن عبن حو ڪن فر و بن‎ AH KA 


A we 
N 
N 
sen 
AN 


Tt ar. au e NGATEN LA. بي‎ IA A MBA 
= a. 


w. d “ 


- Pe 2 ل‎ A ا ا‎ A لك ووز و‎ ME ANE BA 
Ten PUN ا ل‎ 
LA Ga ANG) NGANG 83 JIE GAS Aa PNS AN AS 
رو 2 ويو‎ < Na 2 A س ٤ور ور‎ SZ 
A) span d 5 aan 515 Pegaga gak SAB وها جر واو‎ 

SI a 
1485. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh berkata, telah mengabarkan kepada saya 
Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ali bin Husain dari 'Amru bin "Utsman dari 
Usamah bin Zaid radliallahu 'anhum bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, dimana anda 
akan singgah di Makkah ini?". Beliau berkata: "Apakah 'Ugail meninggalkan rumah yang luas 
atau rumah-rumah?". 'Ugail dan Tholib mendapatkan warisan dari Abu Tholib sedangkan 
Ja'far dan "Ali radliallahu 'anhuma tidak mewarisi sedikitpun karena keduanya adalah Muslim 
sedangkan 'Ugail dan Tholib kafir. Dan adalah 'Umar bin Al Khaththob radliallahu "anhu 
berkata: "Seorang mu'min tidak mewariskan kepada orang yang kafir". Ibnu Syihab berkata: 
"Mereka menafsirkan firman Allah Ta'ala OS Al Anfal ayat 72 (yang artinya): ("Sesungguhnya 


orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad 
dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat 
kediaman dan menolong (orang yang berhijrah) mereka itu satu sama lain saling 
melindungi"). 


Bab: Singgahnya Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam di Makkah 


Par ANG 


0 9 اللُعَنَهُ‎ ee BAYI daka gh a 
A 


HAN SE 3 Pa‏ يْفِ بَنِي كِنَانَةحَيتْ 


ES ah AA 553 KAYU Pi KS 
وو‎ 4 
قد‎ 


قال TT‏ لچ نرا 


ALAN YEN ya 


1486. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Salamah bahwa Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, ketika 
hendak memasuki kota Makkah: "Tempat singgah kita besok insya Allah di tempat 
peristirahatan Bani Kinanah saat mereka saling bersumpah setia diatas kekafiran”. 


3 


Da IP Z, و م‎ 78 2 LÍ MEA 2 1592 A 159. 4 PA AS 
sr gag ea EG JAN SAS قال‎ ge حَدثتاالحمَيّدِي حَد تا الو ليد حدثتا الا و‎ 


رضي Ga Sama 3 PRA DAH an DI NGING‏ لو وَعَدًا 


Zr 


pas RN JÊNG BE Ba‏ دَلِكَ الْمُحَصَّبوَدَلِكََنَفْرَيْمَاوَكَِاَدَتَحَالَقَتَ 
IE‏ هاش و بني AA‏ بي Abah‏ يا کځ LA SA PAP‏ 
Sa Nad asal AN‏ یحی JAGA NE MAN‏ 


KAN Akan بني‎ Sa ANA َي‎ SER وَقَالَابَنِي‎ ea 


1487. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy telah menceritakan kepada kami Al 
Walid telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan kepada saya 
Az Zuhriy dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata, sehari setelah hari Nahar ketika Beliau masih di Mina: " Besok kita 
akan singgah di tempat peristirahatan Bani Kinanah saat mereka saling bersumpah setia 
diatas kekafiran". Tempat yang dimaksud adalah Al Muhashshab. Yang demikian itu karena 
Suku Ouraisy dan Kinanah telah saling berjanji terhadap Bani 'Abdul Mutholib atau Bani Al 
Mutholib untuk tidak menikah dengan mereka, tidak berjual beli hingga mereka (Bani 'Abdul 
Mutholib) menyerahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada mereka (Suku Ouraisy dan 
Kinanah) ". Dan berkata, Salamah dari 'Ugail dan Yahya bin Adh-Dhahhak dari Al Awza'iy 
telah mengabarkan kepada saya Ibnu Syihab dan keduanya berkata: Bani Hasyim dan Bani Al 
Mutholib". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: "Bani Al Mutholib sama dengan Bani 
Hasyim". 


Bab: Firman Allah "Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu sebagai pusat 
(peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia , dan (demikian pula) bulan Haram , 
had-ya , galaid..." 


BE LAN aan Ina ep Evan, ياد‎ ESA RA SAS ÁE AT BE Ke 


LA كين من‎ AN BK RI La و‎ aké AN aa KAN asi 


1488. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Sa'ad dari Az Zuhriy dari Sa'id bin Al 
Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Yang akan menghancurkan Ka'bah adalah orang-orang yang betisnya kecil 
berasal dari negeri Habasyah (Eithiophia) ". 


KA a EME JE ا‎ AN ج‎ AN 


Wa‏ و دسم 


ALA AEAEE AENG AAN SA AE ANE! aa a 
4 وو‎ AON بع‎ SNP WA A 2 س ⁄ و و ب‎ ? 4 5 > 
a Gain EEG RE 


saglase LAN رشو ل اله صل‎ JG Nan SAN Go BENG aa AU 33 3323 


RAAE‏ بشو مدا ىەو م ا ينر که فی که 


1489. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Sihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha. Dan diriwayatkan 
pula, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Muqatil berkata, telah mengabarkan 
kepada saya 'Abdullah dia adalah putra dari Al Mubarak berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Abu Hafshah dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Orang-orang melaksanakan shaum hari kesepuluh bulan Muharam ('Asyura') 
sebelum diwajibkan shaum Ramadhan. Hari itu adalah ketika Ka'bah ditutup dengan kain 
(kiswah). Ketika Allah subhanahu wata'ala telah mewajibkan shaum Ramadhan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsipa yang mau shaum hari 'asyura' 
laksanakanlah dan siapa yang tidak mau tinggalkanlah". 


5 


D.I ع‎ AKÍ ي‎ NGA خمد‎ NA 
MEE EE a ae A Noé EA ag 
006 ek NGE NG pa ce عِمَرَ ان‎ a Ap خرو ح ياجو جَوَمَأَجُو‎ 


م ا Go ٢‏ 2 ني الاسم RA i‏ ممه > و )54 ع 
SIS SNI SN ENG PALU‏ 4 عدا باس 
Telah menceritakan kepada kami Ahmad telah menceritakan kepada kami bapakku‏ .1490 


telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Al Hajjaj bin Hajjaj dari Qatadah dari 'Abdullah 
bin Abu 'Utbah dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Sungguh pasti akan ada yang berhajji dan 'umrah ke Baitulloh (Ka'bah) 
setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj". Hadits ini dikuatkan oleh Aban dan 'Imran dari Qatadah 
dan berkata, 'Abdurrahman dari Syu'bah berkata: "Tidak akan terjadi hari giyamat hingga 
tidak ada yang berhajji ke Baitulloh (Ka'bah) ". Redaksi hadits yang pertama yang lebih 
banyak didengar oleh Qatadah dari 'Abdullah dan "Abdullah mendengarnya dari Abu Sa'id Al 
Khudriy. 


Bab: Kiswah Ka'bah 


Pa ر ار 2 رر ر ۶ جر‎ Pa 2 4 ور ت ر ار‎ » 812 er, 
KSN ASI | ente | ES GEN عندالو هاب‎ ٣ عند اله ی‎ KEL 
بن - لذبن الحارم يان واص ب عن‎ 4 


bi - 
22A ےو‎ KH IK KN Vaz 12 AACE SAS ور‎ te: KH NG 0 
GA عن يرايل قال‎ Je ta USA Lan SAS قال جئت إلى شيّبّةُ حو‎ Jala 
Z ez Z Z ez 


g pe 2 ag 
< < 


ELLI JBL AIA III aa ah سىق‎ II ei 
7 عم‎ Na SUN AA لك‎ ET AL Ss -4 ار ووو و‎ OES و‎ 
أقتديبهما‎ adi en قال‎ Naas فِيبَاصَفرَاءَوَلابَيّضاءَإِلا قِسَمَتهقلتإِنْصَاحِبَيَكَلمَ‎ NS 


1491. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan 
kepada kami Washil Al Ahdab dari Abu Wa'il berkata; "Aku menemui Syaibah ". Dan 
diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Washil dari Abu Wa'il berkata: "Aku duduk bersama Syaibah diatas sebuah 
kursi di dalam Ka'bah, lalu dia berkata: "Ini adalah tempat duduknya 'Umar radliallahu 'anhu 
yang dia berkata: "Sungguh aku berusaha keras untuk tidak meninggalkan benda kuning 
(emas) ataupun benda putih (perak) kecuali aku akan membagikannya". Aku katakan: 
"Kedua sahabatmu (Abu Bakar  Ash-Shidig  radliallahu  'anhu dan Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam) tidak pernah melakukan hal itu!". 'Umar radliallahu 'anhu 
berkata: "Mereka berdua adalah dua orang yang aku ikuti". 


Bab: Penghancuran Ka'bah 


a? Z Z 22 Z Z Z 
وگ و‎ ta وه‎ NGANG 7? $ ورو )ت وو‎ PE -A 2 22 ASZ LA د‎ a71 MK 
و‎ DA < ا مر اع ين‎ Q + الت 7 4 تور‎ E ET 586 
يَفَلْعَهَاحَجَرًا‎ a IS قال‎ La ga AAN صل‎ PANEN ان عباس رضي‎ 
bom an Sela > بن عب رضي اله عن ماعن الي وووتا قال‎ 
kas 


1492. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Al Akhnas telah menceritakan 
kepada saya Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "(Seakan akan aku melihat orang yang akan menghancuirkan 
Ka'bah), dia orang yang berkulit hitam dan renggang antara kedua kakinya dan dia 
mengangkat batunya satu persatu". 


BAE وض عن هاب عن سويد ني‎ IE ENI Ga BA Na 
KAN ya NGA AN PK 33 الم علدو‎ AN رسو‎ NGNE رَضِيَ‎ 


1493. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang akan menghancurkan 
Ka'bah adalah orang-orang yang betisnya kecil berasal dari negeri Habasyah (Eithiophia) ". 


Bab: Penjelasan tentang hajar aswad 


aa ا‎ an sap SA AN gh PAT Aden Lara 


LINI Sun Nu WÉ Aas AN PA 


A 


KEL A 
1494. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Abis bin Rabi'ah dari 'Umar radliallahu 'anhu 
bahwa dia mendatangi Hajar Al Aswad lalu menciumnya kemudian berkata: "Sungguh aku 
mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa mendatangkan madharat maupun 
manfa'at. Namun kalau bukan karena aku telah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menciummu tentu aku tidak akan menciummu". 


Bab: Menutup pintu Ka'bah dan shalat dimana saja ia mau (dalam Ka'bah) 
AG 77 APU TA 3 0 - ra 0 RAW - up oe 2i, 
AEE JIE Dak abg LANG بَُسَعِيدٍ‎ PA NYA 
CN PN pa AN jal id ba aki SIN ر يدو‎ AN BETA anak £ 
PA Poean Gali LI ول امل‎ Sad AN Yara Berita AA 


1495. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Syihab dari Salim dari bapaknya bahwa dia berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk kedalam Ka'bah bersama Usamah, Bilal, dan 'Utsman bin Tholhah lalu 
mereka menutup pintunya. Ketika mereka membuka pintunya aku adalah orang pertama 
yang memasukinya dan aku temui Bilal lalu aku tanya; Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan shalat di dalamnya?". Dia menjawab: "Ya, diantara dua tiang 
Yamani". 


Bab: Shalat dalam Ka'bah 


DA 


ANGGO?‏ ر LAA‏ وا Aa‏ ر اور م 
Lg‏ 7 2 7 م A A‏ 2 - 0 
عمو < AA‏ کے ا ر 2 AN NP La 251 WPA‏ ماص A‏ 77 .5 


pad 
AA Th a MI 4 و يم‎ 0 a NG: ًا‎ < a Mbak ا‎ 13 NGA aa : - 
WEERA فيصل يتو خی‎ Dia jag یکو نَبَينَهوَبَينَ الجدار الي قبل‎ 
ا‎ PAK وو‎ at, Pe ap 9 7 ا ا‎ 21244 EN ر و‎ ANG 


Lu 


e G Na و دام‎ a” ر ور دو‎ 
اللّهأ‎ AE BA | محمد‎ 3 KN SIS 


. 9. 


1496. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma apabila mau masuk kedalam Ka'bah dia berjalan menuju arah depan 
sementara pintu Ka'bah di belakangnya. Maka dia berjalan hingga antara dia dan dinding 
dihadapannya kira-kira tiga hasta lalu dia shalat ditempat yang pernah Bilal kabarkan bahwa 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam shalat di tempat itu. Dan tidak salah jika seseorang shalat di 
dalam Ka'bah menghadap kemana saja yang dia mau". 


Bab: Orang yang belum masuk Ka'bah 


ر ار D » z-i, GG‏ 0 ر ر و P- 04 0 A‏ و PEA‏ 0 00 ور 
JNE ESL SS‏ عبد الہ Ine KAN SAS‏ با ی حال دعن عبد اله ا یاوق قال اعَتمرَ 


A - 2 
8 


LÊNGA AAN AAA REK AN AS صل‎ sega ab la AAA A 
ەر‎ A ا م را “هورم‎ A 
VI kh GILA جل ادحل ر سول اله صل‎ ALS 


1497. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid 
bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid dari 'Abdullah bin Abu 
Awfa berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan thowaf di Ka'bah lalu 
shalat dua raka'at di belakang magam Ibrahim dan bersama Beliau ada orang yang 
melindungi Beliau dari orang-orang Ouraisy. Berkata, seseorang kepada 'Abdullah bin Abu 
Awfa: "Apakah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah?". Dia 
menjawab: "Tidak". 


Bab: Orang yang shalat di setiap sujud Ka'bah 


Pa KAP‏ عو si EN Z 258 A LARA 53 NA 155. na‏ 74 ها دع مم 


A Ao A Pd 


asal a gag ل الله صل الله‎ Peran 


(A aa Z 2 TA? 56 - 
EL Ala AE Tas EA NGANG 
NANG ka EA Je a A 


A A 
EE Na Le AP nana yf: BA 3G راي‎ 7 A رار‎ 
A 


1498. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika 


didahului oleh bapakku memasuki Ka'bah yang didalamnya terdapat patung-patung, Beliau 
memerintahkan agar patung-patung tersebut dikeluarkan. Lalu mereka mengeluarkan 
patung berbentuk Nabi Ibrahim dan Nabi Isma'il yang di tangan keduanya ada azlam (panah 
untuk mengundi nasib). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga 
Allah membinasakkan mereka. Padahal, sungguh mereka mengetahui bahwa keduanya tidak 
pernah mengundi nasib dengan azlam sekalipun". Kemudian Beliau masuk kedalam Ka'bah 
lalu bertakbir pada sisi-sisinya dan tidak shalat didalamnya. 


Bab: Bagaimana memulai jalan cepat 


20011 و )و PAN‏ وام .258 A) ANG‏ 224 2 مع م 2 و 2 GA‏ 2 وام GL‏ 


A 2 A 0 


MS NG nan sga ak EN SA رسو‎ ASIA رضي‎ 

YEN GEN انير مو‎ ea 5 a صل‎ Na AS ير‎ PAS NE 
Pa PIN A و 2 0 2 2 €7 ص ار‎ 7 2 a 7 27 

PENS DSA peta jahe aka dsn وَأَنَيَمُشُوامَابَيَ ل‎ 


1499. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dia adalah putra dari Zaid dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya 
datang mengunjungi Ka'bah". Kaum Musyrikin berkata: "Dia datang kepada kalian padahal 
mereka telah dilemahkan fisik mereka oleh penyakit demam yang melanda kota Yatsrib”. 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya agar berlari-lari kecil 
pada tiga putaran pertama dan berjalan biasa antara dua rukun (sudut) dan tidak ada yang 
menghalangi Beliau bila memerintahkan mereka agar berlari-lari kecil untuk semua putaran, 
namun hal itu tidak lain kecuali sebagai kemurahan Beliau kepada mereka". 


Bab: Mengusap hajar aswad saat datang Makkah 


0 ka 2 7 7 و‎ a - 2 و دم و ور‎ La و‎ 
اغ‎ g sanê aoii êh SAS AG ANA 
ر و 5 - - 2 ?£ = و‎ G + هوم‎ 4 PAE aP ja 
pes AI IIS GAN الو‎ TEA BLS Sis ino يَهِوَسَلَمَ‎ AN ag Kn 


TAMI 
279 2 NAN GENE 2 2 


1500. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh bin Al Faraj telah mengabarkan kepada saya 
Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari bapaknya radliallahu "anhu berkata,: 
"Aku melihat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tatkala datang ke Makkah (melaksanakan 
haji atau 'umrah) bila menyentuh sudut Al Hajar Al Aswad ketika melaksanakan thawaf 
gudum, Beliau berlari-lari kecil pada tiga kali putaran dari tujuh putaran". 


Bab: Berjalan cepat saat haji dan umrah 


UAN Ge ab AE نافع‎ SARS ANG We Aa Ai محمد سلام‎ pe 
JELAS PAF ANRI Aahh GN ana EN صل‎ SAN 
ala sae IEEE رضي‎ PE NE PE گي ينر قر‎ gi 


1501. Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada 
kami Suraij bin An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Nafi' dari Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan sa'iy 
dengan berlari-lari kecil pada tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran sisanya 
dalam pelaksanaan hajji maupun 'umrah". Hadits ini diikuti pula oleh Al Laits, dia berkata: 
telah menceritakan kepada saya Katsir bin Fargad dari Nafi" dari Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. 


كد تكاسمية: PE gaga‏ ا e‏ کک 
SNP Pe SONIA AE slh: Sa‏ 


4 


WA‏ ع افونا 
AA‏ کي وقد AN‏ ڪھ اهال تيء LAM‏ صل ES P‏ 


0 


1502. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir berkata, telah mengabarkan kepada saya Zaid bin 
Aslam dari bapaknya bahwa 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu berkata kepada rukun 
(Al Hajar AL Aswad): "Sungguh aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak bisa 
mendatangkan madharat maupun manfa'at. Namun kalau bukan karena aku telah melihat 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menciummu tentu aku tidak akan menciummu". Maka dia 
menciumnya lalu berkata: "Kenapa pula kita harus berlari-lari kecil?. Sungguh kami telah 
menyaksikan orang-orang musyrikin melakukannya namun kemudian mereka dibinasakan 
oleh Allah subhanahu wata'ala". Dia berkata: "Berlari-lari kecil ini adalah sesuatu sunnah 
yang telah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan kami tidak suka bila 
meninggalkannya". 


PGA PUJA رَضِيَ‎ Ki عد اون کان‎ SA 
ا گان ان‎ ALAH KA LHA ص‎ yaa NAEH AON YA LAMA sat KAN کون شدَة‎ Man 
لاستلامه‎ A3, كَانَ يَمْضْي‎ UN BR ng is عم‎ 


1503. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Tidak pernah aku 


meninggalkan dari menyentuh (mengusap) dua rukun ini (yang ada Al Hajar Al Aswad) baik 
dalam keadaan sulit maupun mudah semenjak aku melihat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
mengusap keduanya". Aku bertanya klepada Nafi': "Apakah Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
berjalan diantara dua rukun itu?". Dia berkata: "Dia berjalan agar dapat lebih mudah untuk 
mengusapnya". 


Bab: Mengusap rukun yamani dengan tongkat 


r 


MBA SENA PENA Se 
Ba gala yaa ع‎ Net SETIA رضي‎ ME NA la 25 


en PA AE اوري‎ AG DE كُنَبِمِحَجَ‎ NAMES کا ععَلَ بور‎ 3 


1504. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih dan Yahya bin Sulaiman keduanya 
berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepada 
saya Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin "Abdullah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan thawaf ketika hajji wada' 
(perpisahan) diatas untanya dan Beliau menyentuh Ar-Rukun (Al Hajar Al Aswad) 
menggunakan tongkat". Hadits ini juga diikuti oleh Ad-Darawardiy dari anak saudara laki-laki 
Az Zuhriy dari pamannya. 


Bab: Orang yang tidak mengusap kecuali hanya dua rukun yamani 


LA 
A “5 


KILE aa Pe ااا‎ 
WA MANAN Ae Bye NE ah GILA ال‎ 


1505. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Laits 
dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhuma berkata: "Aku 


tidak melihat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menyentuh sesuatu dari Ka'bah kecuali dua 
rukun Yamani". 


Bab: Mencium hajar aswad 


2 pre 
212 MIA 


SAN ا ار‎ EER دتتا یز‎ WA AA Sa 


Pa. ga 


Ms ا‎ ANN PE SN عَنَهُقَيَلَ‎ KE NABA AD 
Pang 


1506. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Warga' telah mengabarkan kepada kami 
Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata: Aku melihat 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu 
mencium Al Hajar Al Aswad lalu berkata: "Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam menciummu tentu aku tidak akan menciummu". 


Ge 


, 
E IE E E ANE ردقال سال‎ E AA 
1 2> bd Pd 5 


- Pa, 2 


و لك لت BA‏ ةو بل رفز کے و و ی دک ی روو 
اتلام الْحَجَر ya SES US‏ اله صل اله SAN gank is ga‏ 


Z G LA » 2 z 2 z‏ و 
كل <f‏ 42م 2 مال 72| Led KAA‏ ركم بر رو 2 21234 د Aweh LA‏ 
Ih Jas Ic |‏ يت بِالِيَمَنِرَأَيتْرَسو ل التو صل ka apl EA‏ ِسّتلمه و adin‏ 


1507. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Az Zubair bin 'Arabiy berkata: Ada seseorang bertanya kepada 
Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma tentang mengusap Al Hajar Al Aswad. Maka dia berkata: 
"Aku melihat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengusap dan menciumnya". Dia 
berkata: Aku bertanya lagi: "Bagaimana kalau berdesakan atau aku gagal menggapainya?". 
Dia menjawab: "Tetap laksanakanlah". Bagaimana kalau kamu berada di Yaman?."Aku 
melihat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengusap dan menciumnya". 


Bab: Orang yang berisyarat kepada rukun saat datang kepadanya 


PA 2 


KN دو‎ NGGEN ع وا ہک‎ TA 
رضي الله‎ EA EKA Xx عَبَّد هاب حدثتا خالدعَن‎ ESA لمشنى‎ 
el 
AI ÊNGG NGE GS pas la pa صل‎ LAN هماقا‎ 
2 o Z - رک‎ 


1508. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan thawaf 
di Ka'bah Baitullah diatas untanya dan setiap kali Beliau melewati Ar-Rukun (Al Hajar Al 
Aswad) Beliau memberi isyarat kepadanya". 


Heaven ana 


Bab: Membaca takbir saat di rukun 


4 Ge 


A2 0 Ao 2 و‎ 4 ng KA 9 0 و و‎ 2 <í pe 
LEN مَدَعَنَابْنِعَيّاسِرَضِيَ‎ Ke PENIS SE PE SA LA SA 


3 4 


A 
ا کاود‎ E GE اغا و ا بات عا تمر‎ NN 
Bae SS A | AJI pas بِالَيَتِعَ ل‎ Aa al صل‎ SULE 
l 2 < D 
t7 م م‎ LANG 7|2 ود‎ AALALA - 


1509. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid 
bin "Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hadzdza' dari 'Ikrimah dari Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan thawaf 
di Ka'bah Baitullah diatas untanya dan setiap kali Beliau melewati Ar-Rukun (Al Hajar Al 
Aswad) Beliau memberi isyarat kepadanya dengan sesuatu yang ada pada Beliau lalu 
bertakbir". Hadits ini juga diikuti oleh Ibrahim bin Thahran dari Khalid Al Hadzdza'. 


Bab: Thawaf di Ka'bah ketika datang di Makkah sebelum kembali ke rumah 


اع ا NAK Bi Big U Aga‏ 474 و و 9 GE gi 2 Sa pe‏ 2 م و دلج 
aN pae Sa‏ عَنمُحَمَدِبَنِ Ab A E E NE‏ 
A P‏ ا Pa A PU An‏ و 4 هوم + 7 و عو دع ووه 
8 ا 7 71 oli ° E 0 arya Pa AA 9 £ K 020 A ih; KS‏ 

Da DANÉ‏ بوجينقدمًا Cam‏ صل raga saga‏ مطاف مم 


- 


A 
AG TAP LG PN aa ذا‎ UAN KARIA م و ر ةج دوعو ر ص ر‎ < 
معا بي الر جير رضي اللَهعَنْه فاوّل‎ Lebak E sg اد وبکر‎ SP AA 


- A 


BEA SHS ك‎ AS lass 
ASAM yaaa BEAN YA م‎ Peta SEPARE 


1510. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh dari Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada 
saya 'Amru dari Muhammad bin 'Abdurrahman; aku menyebutkan sesuatu kepada 'Urwah, 
maka ia berkata: 'Aisyah radliallahu 'anha berkata kepadaku bahwa yang pertama kali 
dilakukan oleh Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ketika Beliau sampai (di Makkah) adalah 
berwudhu kemudian thawaf dan tidak ber'umrah. Kemudian Abu Bakar dan 'Umar 
radliallahu 'anhuma melakukan hajji seperti beliau, lalu aku berhajji bersama Abu Zubair 
radliallahu 'anhu dan yang pertama kali ia lakukan adalah thawaf. Kemudian aku melihat 
orang-orang Muhajirin dan Anshar melakukan seperti itu. Dan sungguh ibuku mengabarkan 
kepadaku bahwa ia, saudara perempuannya, Az Zubair, fulan dan fulan berniat ihram untuk 
umrah, dan setelah mereka mengusap Ar-Rukun (Al Hajar Al Aswad) maka mereka 
bertahallul. 


4 


Ga NAN b era EP NA دتتا بو‎ EA ow 
PA TAK PARAH ASN At án JANG 2 KESAN ضِي‎ 
KAK TAI سَجَدَسَجُدَين يطو‎ SANG مَشَى‎ sa bis 


1511. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Abu Dhamrah Anas telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari 
'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhua bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam apabila 
thawaf dalam pelaksanaan hajji atau 'umrah, yang pertama kali dilakukan adalah bersa'iy 
(berlari kecil) mengelilingi Ka'bah tiga kali putaran dan berjalan pada empat putaran lainnya 
kemudian shalat dua raka'at lalu berjalan bolak balik antara bukit Ash-Shafa dan Al 
Marwah". 


(Eng rd 


e O این ادر ان‎ NGA 
A3 يَمْشي‎ kab AN JA IEA SUS Nee SE da sala ا‎ NGANG 
53 sah SS بَطَنَالَمَسِي ل‎ a ai, 


1512. Telah menceritakan kepada kami Ibrahin bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Anas bin 'Iyadh dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam apabila thawaf di Ka'bah Baitullah berjalan cepat pada tiga 
putaran dan berjalan biasa pada empat putaran lainnya dan berjalan pada dasar aliran air 
ketika sa'iy antara bukit Ash-Shafa dan Al Marwah". 


Bab: Wanita thawaf bersama laki-laki 


وکال لي مرو daa‏ بُوعَاصے قال ابن >= جْرَيْج f al E> NAS ab (ICA‏ شام 


JENG Kata ek Galas PAS جال قال‎ JAS data 


r 


DIET MIE AS LEE KS يلهد ادر‎ PASI TEPAK 
s1 NAGA JEG pa انباقر‎ en AAN KO 
Bok JAN A ج مت كر‎ SEA pelit FALAH A Al 


e 2 


Gie TES GIE EA وهل‎ Sa PS و کڪ‎ JA) 
وم‎ Auni SARAAN KAH AS 333 PER MS 
ناعو لك ور أي عاد ام‎ Sa 


1513. Dan berkata, kepadaku 'Amru bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim 
berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, berkata,, telah mengabarkan kepada 
saya 'Atho' ketika Ibnu Hisyam melarang para wanita untuk thawaf bersama kaum lelaki, ia 
('Atho') berkata; "Bagaimana kalian melarang mereka sedangkan para isteri Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam melakukan tawaf bersama kaum lelaki?". Aku bertanya: "Apakah 
setelah turun ayat hijab atau sebelumnya?". la menjawab: "Benar, sungguh aku 
mendapatinya setelah turun ayat hijab". Aku berkata: "Bagaimana mereka berbaur dengan 
kaum lelaki?". la menjawab: "Mereka tidak berbaur dengan kaum lelaki, dan "Aisyah 
radliallahu 'anha thawaf dengan menyendiri dan tidak berbaur dengan kaum lelaki". Lalu ada 
seorang wanita berkata, kepadanya: "Beranjaklah wahai Ummul Mukminin, mari kita 
mencium hajar aswad". 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: "Engkau saja yang pergi". 
Sedangkan ia enggan untuk pergi. Dahulu kaum wanita keluar pada malam hari tanpa 
diketahui keberadaannya, lalu mereka thawaf bersama kaum lelaki. Namun mereka jika 
memasuki masjid, mereka berdiri hingga mereka masuk saat para lelaki telah keluar. Dan 
aku bersama 'Ubaid bin 'Umair pernah menemui 'Aisyah radliallahu 'anha yang sedang 
berada disisi gunung Tsabir. Aku bertanya: "Hijabnya apa? la menjawab: "Ia berada di dalam 
tenda kecil buatan Turki. Tenda itu memiliki penutup yang tipis dan tidak ada pembatas 
antara kami dan beliau selain tenda itu, dan aku melihat beliau mengenakan gamis bermotif 
mawar". 


SEN SE ENTE ETEEN, PE MANG Jne MN AS 


A - 


Id PEN IN AN GIA gge saa Eagle 


4 


a SEMEN Ge الاو‎ sing کي قالطو‎ SN Sela sa A 
A 


IM 
27 < 0 arsZ P9 E و‎ A أ چو لس ار‎ 


1514. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari 
Muhammad bin 'Abdurrahman bin Nawfal dari 'Urwah bin Az Zubair dari Zainab binti Abu 
Salamah dari Ummu Salamah radliallahu 'anhaa isteri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berkata: "Aku mengadu kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bahwa kondisiku 
sedang lemah, maka Beliau berkata: "Thawaflah dari belakang orang banyak dengan 
mengendarai tunggangan". Maka aku thawaf sedang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
saat itu shalat disisi Ka'bah Baitullah dan Beliau membaca Surah Ath-Thur (Surah ke 52). 


Bab: Berbicara saat thawaf 


D 
2 A 


S و‎ A 22 4 رر‎ 9 
cAI TA l> NATA 2 SMI IA ARI LN AAL AI ود‎ 2١1 
ya Z 2 و‎ 4 A 4 Z 720 Aina و‎ pa Pan 
KEL S a aa الله عليه و‎ A NA 
- Tg کا ور“ و‎ ANG ب‎ z 56 25 pe 7 ail 2 2 
صل الله يهو م بيده‎ [adana غير ذلك‎ ia بحَيّط أو‎ Laos! بإِسَانرَبَطيَدَهُإلى‎ 
La 4 - z pa 7 A Z 7 Z رر‎ 


$ A - 
Asr A 
F3 e 1 
DADA, é 
PANG 


1515. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, katanya telah mengabarkan kepada 
saya Sulaiman Al Ahwal bahwa Thowus nemgabarkan kepadanya dari Ibnu "Abbas radliallahu 
'anhuma bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ketika sedang thawaf, Beliau melewati 
seorang yang mengikat tangannya kepada orang lain dengan tali atau benang atau selain itu. 
Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam memutuskannya dengan tangan Beliau sendiri dan 
berkata, (kepada orang lainnya): "Tuntunlah dia dengan tangannya". 


Bab: Seseorang melihat tali atau sesuatu saat thawaf, kemudian ia memotongnya 


w 


AA د ا م‎ gr 2 بت‎ sfz PEVE د و يوم‎ 2,2 Na 7 pd BENG KAP 
1 5 ع‎ "9 4 2 a ^ 2 0 د ر او رر‎ 
dalah مام أو غير و‎ paka AN, جلا طوف‎ Sa Jo GAN 


1516. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari wa Ibnu Juraij dari Sulaiman Al 
Ahwal dari Thowus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam melihat seseorang thawaf di Ka'bah dengan mengikat (tangannya 
kepada orang lain) dengan tali kekang atau selainnya lalu Beliau memotongnya. 


Bab: Tidak boleh thawaf di Ka'bah dengan telanjang, 


DAN ah 
£ 2 


و nett AS‏ يمو awl‏ 5 هم برخي ور a.‏ 
LIS AS‏ بر کی JELAS‏ پو ذش قال ابش هاب SS‏ يد WIB NE‏ 
A INRA‏ يونس قال ا MA‏ کدی مید ی عي ار ی ا واد 


r 


PA 5 PA 2 Pa 
aba NG GA كير وه امو ر و‎ at PEPAK SAR AI 739 aa nga ah nai AA? 0 A 
اله صل الله‎ sn AE ga الحَجَةَ التي‎ Basanan الصديق رضي الله‎ SENIN 53 هر‎ 


LA ak 24 yz LAS Ka {<‏ اماس ار ره >5 3 ره 
N g Gae Ja saé‏ في رهط É i‏ الال VI La aas ba‏ 


1517. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits berkata, Yunus berkata, Ibnu Syihab telah menceritakan kepada saya Humaid bin 
'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengabarkan kepadanya bahwa Abu 
Bakar Ash-Shidig radliallahu 'anhu mengutusnya dalam urusan yang dia diperuntahkan oleh 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sebelum hajji wada' pada hari Nahar dalam satu 
rambongan kecil untuk mengumumkan kepada manusia bahwa, "Setelah tahun ini tidak 
boleh seorang musyrikpun ang melaksanakan hajji dan tidak boleh thawaf di Ka'bah dengan 
telanjang". 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dua rakaat pada thawafnya yang ke tujuh 
Aa LX 32. 0 27 Pd JA 27 
AAA $ رضي الله‎ saba pe شقان عن‎ / (sana an A MANA 


Era Par Aas ا و‎ Asti iss BANA 
RS 3) JE33 II KAN طاق‎ 13 ME Aset, 


HA 
5 2 


0 “و‎ 4 2 2G ا ور‎ ANG Lg PA 4 ام‎ 27 
TEA SSI JLN Age En Hae GI KE ga) AN رَسُو‎ 
4 (an > A - 
AU AR 


1518. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru: "Kami pernah bertanya kepada Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma: "Apakah 
seorang suami boleh berhubungan dengan isterinya dalam pelaksanaan 'umrah sebelum dia 
melaksanakan sa'iy antara bukit Shafaa dan Marwah?". Dia menjawab: "Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam pernah datang ke Baitullah untuk hajji, Beliau thawaf di Baitullah 
tujuh kali putaran kemudian shalat dua raka'at di belakang Magam (Ibrahim) lalu melakukan 
sa'iy antara bukit Shafaa dan Marwah. Kemudian dia membaca OS Al Ahzab ayat 21 yang 
artinya: ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah"). Dan aku 
('Amru) pernah pula bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu tentang hal ini. 
Maka katanya: "Janganlah orang itu mendekati isterinya hingga dia melaksanakan sa'iy 
antara bukit Shafaa dan Marwah. 


Bab: Seseorang yang belum mendekat Ka'bah dan belum thawaf hingga keluar ke 
Arafah 


2۶ ع و دم 


Jeng ee يب‎ IS ANE SA SI KBS Keatas: MEA ATA 
asa KAN ng ر سَعَى‎ NERE 5 Sa LANSIA رضي الع‎ 
ر‎ SA bana his 


1519. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar telah menceritakan 
kepada kami Fudhail telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah telah mengabarkan 
kepada saya Kuraib dari 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam tiba di Makkah lalu Beliau thawaf dan sa'iy antara bukit Shafaa 


dan Marwah dan Beliau tidak mendekati Ka'bah setelah melaksanakan thawafnya hingga 
Beliau kembali dari 'Arafah. 


Bab: Orang yang shalat dua rakaat saat thawaf di luar masjid 


A 
6 


3 رم 2 هس اس سم‎ 10 AGA Na م‎ ENG يي مو‎ 2 
ABA PE PE REA IE NASA اما محمد‎ a po عبد الله‎ SAS 


رَضِيَ PAS NENG Ha : AN feá sisa EÁ‏ حَدَتَاأَبُو 


Ký A SN ران ځټی‎ 


wi ns 


2% 


KERAIAN SA يوسم قال‎ KAWA; di NG 2 5 ae صل‎ 


S AREP EN A se Pan 
حَرَجَتٌ‎ IS AH Ana في على بعر‎ PARA 


1520. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari 'Urwah dari Zainab dari Ummu Salamah 
radliallahu 'anha; "Aku mengadu kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ". Dan 
diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Harb telah 
menceritakan kepada kami Abu Marwan Yahya bin Abu Zakariya' Al Ghossaniy dari Hisyam 
dari 'Urwah dari Ummu Salamah radliallahu 'anhah, isteri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, 
bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata, ketika Beliau berada di Makkah dan 
hendak keluar darinya, sedangkan Ummu Salamah belum melaksanakan thawaf di Ka'bah 
Baitullah dan dia juga hendak keluar (dari Makkah), Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
berkata kepadanya: "Jika shalat Shubuh sudah dibacakan igamatnya maka thawaf lah kamu 
diatas untamu saat orang-orang sedang melaksanakan shalat". Maka aku laksanakan 
perintah itu dan aku tidak shalat (sunnah thawaf) hingga aku keluar (dari Baitullah) ". 


Bab: Orang yang shalat dua rakaat saat thawaf di belakang magam Ibrahim 


CIMB 23 gd وب نويتار قال سيعت ان‎ TS 
e 77 كلف امقر‎ Ie Kane, Ss la paska Ya 


A 


4 


Kan ڪم ف رسو ل اواو‎ SA) JS) 


1521. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin Dinar berkata; Aku mendengar Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma berkata: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam datang (ke Baitullah untuk hajji) maka 
Beliau thawaf di Baitullah tujuh kali putaran kemudian shalat dua raka'at di belakang Magam 
(Ibrahim) lalu keluar menuju bukit Ash-Shafa dan Al Marwah. Dan sungguh Allah Ta'ala telah 
berfirman dalam OS Al Ahzab ayat 21 yang artinya: ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan 
yang baik pada diri Rasulullah"). 


Bab: Thawaf setelah subuh dan asar 


< Taai رو م و‎ 23 A33 2 ر ر مء ر وہ ر ارو‎ 
KANE SAE ڪَبيپ‎ ga AAS AA AE SN SAS 
حَتَى ِدَاطَلَعَتٌ الشَّمْسُ‎ SINI Kea AK A SELCI ضِيَ‎ 5 
IMAN 33 نکر‎ AAS NG) EN AB ep AE NG PAPAN 

قَامُوايُصَنُونَ 


Ng 


LA 


1522. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 'Umar Al Bashriy telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Zurai' dari Habib dari 'Atho' dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
bahwa orang-orang thawaf di Ka'bah setelah shalat Shubuh kemudian mereka duduk untuk 
berdzikir hingga ketika matahari telah terbit mereka mendirikan shalat. Maka 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Mereka duduk hingga waktu yang dilarang untuk shalat telah 
berlalu, mereka mendirikan shalat" 


LA 
Aye t LAI و‎ 4 


GG? ا‎ PA مد كر‎ APA E اهيبن‎ A 


2 pie Si Du Hina NGABA KAT IENE 


1523. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Nafi' bahwa 
'Abdullah radliallahu 'anhu berkata; "Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
melarang shalat ketika matahari sedang terbit dan ketika sedang terbenam". 


A? 77 
AAN 


0 Ka SARI Sma کک‎ 
ENI ya AAA PAN Sesi pá E a A E 


Za 


0 AAA SA وَيُخْي أ نَعَايسَدَرَضِيَ‎ AN SUKA ر‎ bah ana, 
KASN Kd GAN 

1524. Telah menceritakan kepada saya Al Hasan bin Muhammad dia adalah Az Za'faraniy 
telah menceritakan kepada kami 'Ubaidah bin Humaid telah menceritakan kepada saya 
'Abdul "Aziz bin Rufai' berkata: "Aku melihat 'Abdullah bin Az Zubair radliallahu 'anhuma 
melaksanakan thawaf setelah Fajar (Shubuh) lalu shalat dua raka'at". Berkata, 'Abdul 'Aziz: 
"Dan aku juga pernah melihat 'Abdullah bin Az Zubair radliallahu 'anhuma mendirikan shalat 
dua raka'at setelah 'Ashar dan dia mengabarkan bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha 


menceritakan kepadanya bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidaklah memasuki 
rumahnya kecuali mengerjakan shalat keduanya (setelah Shubuh dan 'Ashar). 


Bab: Orang sakit thawaf dengan berkendaraan 


LEN ع کر مَدّعَنَابْنِعَبَاسِرَضِيَ‎ AN a SAS 


d 


SI ÊNGG IA بير‎ ké 33 طَافٌبِالبَيتِ‎ ala A 
GS ټڍو و‎ 


1525. Telah menceritakan kepada saya Ishaq Al Wasitiy telah menceritakan kepada kami 
Khalid dari Khalid Al Hadzdza' dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan thawaf di Ka'bah Baitullah di atas 
untanya dan setiap kali sampai pada Ar-rukun (Al Hajar Al Aswad) Beliau memberi isyarat 
kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangan Beliau lalu bertakbir. 


KN EA IA NGE SAE AM عبد او ب نمس‎ SA 
IS اك کک‎ ES کوت رول‎ NE TT 
LIA jab a لمكيو‎ AAN ۇر سو ل‎ aba Nge طوف من ور اء الاس‎ 

5 sara NS بالطو رو‎ is وَهُوَ‎ 


1526. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamahl telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Nawfal dari 'Urwah dari Zainab binti 
Ummu Salamah dari Ummu Salamah radliallahu 'anha berkata: "Aku mengadu kepada 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bahwa kondisiku sedang lemah, maka Beliau berkata: 
"Thowaflah dari belakang orang banyak dengan mengendarai tunggangan". Maka aku 
thawaf sedang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam saat itu shalat disisi Ka'bah Baitullah dan 
Beliau membaca Surah Ath-Thur (Surah ke 52). 


Bab: Memberi minum jamaah haji 


4 - No toe GA ور‎ Ta ر كيس سو دون و و مر‎ 
رضي الله‎ LE عن افع‎ AE SAS AS ga Sa ga NG عب دال بنا‎ SA 
SANA A AN AN ALA gn AAN 13 PAN GAN ES 
AA Ae 


1527. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan 
kepada kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari 
Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Al 'Abbas bin 'Abdul Mutholib radliallahu 'anhuma 
meminta ijin kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk bermalam di Makkah 
selama malam-malam Mina untuk (melayani) menyediakan minum buat Beliau. Maka Beliau 
mengizinkannya. 


4 


DNA NAN WG 2 2 Ag SE PAZ G7 > 2 LINKS ANG ه‎ AK 
PISA a خَالِرِ الْحَذَاءِ عَن عكر‎ LE NE ia Ga 


GA ور رر‎ A کے يت تير رو‎ PESAN < zort ر ور‎ 
ANG رسو‎ EBT SE JAAN IG IA n 5 


A 
A - ر ص‎ J3 


Nas AAN As AMI, 5636 وراپ ونيخاقال اني‎ ea ا‎ 
er Au ag 56 56 e 


ATA 7 


ant d| IE a e a SA ABAN قال لو‎ 


1528. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah menceritakan kepada kami Khalid dari 
Khalid Al Hadzdza' dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam datang menemui orang-orang yang menyediakan minuman dalam 
pelayanan hajji, lalu Beliau meminta minum. Maka Al 'Abbas berkata: "Wahai Fadhal, 
pergilah kepada ibumu dan berikan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam minuman darinya. 
Maka Beliau berkata: "Berilah aku air minum". Maka dia (Al 'Abbas) berkata: "Wahai 
Rasulullah, mereka membuat dengan tangan mereka sendiri. Beliau berkata: "Berilah aku air 
minum". Maka Beliau meminumnya lalu menghampiri air zamzam yang ketika itu orang- 
orang sedang meminum dan bekerja disana. Maka Beliau berkata: "Bekerjalah, karena kalian 
sedang beramal shalih". Kemudian Beliau berkata: "Seandainya bukan karena kalian akan 
tersingkirkan tentu aku akan turun ikut bekerja hingga aku ikatkan tali disini", yaitu bahu. 
Beliau menunjuk kepada bahu Beliau". 


Bab: Penjelasan tentang air zamzam 


CE رضي‎ AE AE عَنْعَاص‎ Eé ANE RA SS 


A‏ < ر 


{Z8 N BA ا‎ ani و وه‎ a 2 aa, 
alb قَالعَاءِ‎ SS SA aa Ag SAE Lega SE ISA 
t 4 c Pa - 
Ea na Ka 


1529. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah Ibnu Salam telah 
mengabarkan kepada kami Al Fazariy dari 'Ashim dari Asy-Sya'biy bahwa Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma menceritakan kepadanya, dia berkata: "Aku memberi minum Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dengan air zamzam. Maka Beliau meminumnya sambil berdiri". 
Berkata, 'Ashim: "Ikrimah bersumpah bahwa saat itu Beliau tidak lain kecuali berada diatas 
untanya. 


Bab: Thawaf bagi orang yang melakukan haji giran 
CA aa su aa Ia Sa NANG 
A چو و‎ 


NA AA YAA WA EN 5 <j 24 EIZ EAA E 
BEN حاص‎ AS TT SA sea 


PAE قطاف الذي‎ D Ken SA ISIS Pera IE 


Pi A 


SAN GS sak ba NG 3 Sada Aa A esa, 
اجدًا‎ JAKA NYANA HAH 


1530. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnui Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha: "Kami berangkat bersama 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam saat hajji wada' lalu kami berihram untuk 'umrah, kemudian 
Beliau berkata: "Barangsiapa yang membawa hewan sembelihan hendaklah dia berihram 
untukhajji sekaligus 'umrah kemudian dia tidak bertahallul hingga bertahallul untuk 
keduanya (hajji dan 'umrah). Maka aku tiba di Makkah sedang aku dalam keadaan 
mengalami haidh. Setelah kami selesai melaksanakan manasik hajji, Beliau mengutusku 
bersama 'Abdurrahman bin Abu Bakar menuju Tan'im. Maka dari tempat itu aku memulai 
'umrah. Beliau Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Ini pengganti 'umrahmu"."Maka orang- 
orang yang berihram untuk 'umrah melakukan thawaf di Baitullah lalu bertahallul lalu thawaf 
lagi thawaf yang lain setelah mereka kembali dari Mina. Adapun orang-orang yang 
menggabungkan hajji dan 'umrah mereka hanya melakukan thawaf satu kali". 


JG gas َي ايو عن اع انعر‎ DAA عقو بُ بابر اهم‎ SA 
155 Kun SIS Aa Gada Ke في قال ليلا آَم‎ aa ab ANE ÁE 


IM 
png 


AAM 3 قرش‎ JANG Já GL جد سول الله صل‎ ISIS Med 
ورگ‎ 0 A jag A ر کا‎ P YA 052 es 
إِسُوَة‎ AN ga sl 349) la sale سول الله صل ال‎ sj ا‎ 


2 x = - 27 Pe 

AU piaig Jin Saad‏ اقَاوَاحِدًا 
Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami‏ .1531 
Ibnu 'Ulayyah dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma: Anaknya 'Abdullah‏ 
bin "Abdullah bin "Umar masuk menemuinya sedang dia ketika itu sedang berada didalam‏ 
rumah, berkata: "Aku tidak menjamin keamanan seandainya kamu berangkat pada tahun‏ 
yang sedang terjadi peperangan diantara manusia ini". Maka 'Abdullah bin "Umar radliallahu‏ 
'anhua berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar untuk menunaikan‏ 
''badah ke Baitullah padahal saat itu tengah terjadi permusuhan antara Beliau dan Kaum‏ 
Kafir Quraisy. Seandainya terjadi hari ini antara aku dengannya tentu aku akan tetap‏ 
melakukannya seperti pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam.‏ 
(Selanjutnya dia membaca ayat), ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri‏ 
Rasulullah"). Lalu dia berkata: "Aku bersaksi kepada kalian bahwa aku telah mewajibkan hajji‏ 
atas diriku bersama dengan 'umrahku ini". Dia (Nafi') berkata: "Kemdian dia mengunjungi‏ 
Makkah lalu thawaf untuk keduanya (hajji dan 'umrah) dengan satu kali thawaf ".‏ 


Set CIA EA رضي‎ AE عن افع‎ LUAS AS 


Z 9 ر‎ 


DI ar II) قال‎ gas اَن‎ ES قالۇ‎ as إو الاس گاب‎ Ja الم‎ 


5 4 - 


Sean 2 > قاو‎ Ag Ngka saé عله‎ ZA NAPA BANK MAN (esa 
2 AA A 0 7 ia AE 

> > Cam قداو‎ 2 PAN PAN- 57 NG GUA كَانَبِظَاهِر‎ Ke 
ەە م دور )و‎ GAN 27. SA ANG NAN 
kk ANG yan eni Aa 


- 
KADA 


al plang gan GAJI jo وَحَلَيَّوَرَأَى أَنْكَدْقَضَى‎ 533 5 PEN 3S Sian 
aab ED رشو ل‎ BUKU رضي‎ MASIN 


1532. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Nafi" bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma hendak melaksanakan hajji pada tahun 
turunnya Al Hajjaj (dari kekuasaan) oleh Ibnu Az Zubair lalu dikatakan kepadanya: 
"Seungguhnya telah terjadi peprangan di tengah manusia dan aku khawatir mereka akan 
menghalangimu". Maka dia berkata, ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada 
diri Rasulullah"). Maka aku akan melakukan sebagaimana Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam telah melakukannya dan sungguh aku bersaksi kepada kalian 
bahwa aku sudah mewajibkan (meniatkan) diriku untuk 'umrah":. Kemudian dia keluar 
hingga ketika tiba di Al Baida (padang sahara) dia berkata: "Tidaklah pelaksanaan hajji dan 
'umrah itu kecuali satu dan aku bersaksi kepada kalian bahwa aku sudah meniatkan hajji 
bersama 'umrahku dan aku membawa hewan qurban yang aku beli di Qudaid dan tidak lebih 
dari itu". Maka dia tidak menyembelih gurban, tidak bertahallul dari sesuatu yang 
diharamkan dan tidak mencukur tambut hingga tiba hari Nahar. Maka pada hari Nahar itu 
dia mencukur rambutnya dan memandang bahwa dia telah menyelesaikan thawaf hajji dan 
'umrahnya cukup dengan thawaf nya yang pertama. Dan berkata, Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma: "Begitulah apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam " 


Bab: Thawaf tanpa wudlu 


Fa‏ و 


ENE PASAL MN a JG ab NAS a SAN SAS 


e OEY Gg 254 2 KA Af a AT Z >?‏ ور 

KANG SA da aé AA SIS NG وه‎ AN Ko 
-, Fas Abo 5 LAR, aa الم‎ Naba 

SEE aa f e 
NG Jil 23? Ag A Pe ANA data Aga INI رَضِيَ‎ 
0 روو‎ A و‎ 


AE gag Ai AF Sea Er PAJA LAH ALAN ain 
MBUT. 27 Koz 51 کا‎ 2AA 2 PA a دور واو‎ 
PEKA AL PAWAKAN OSN RI څحَجَجَت معا‎ AA 
a AA NG 1-3 AA ونه‎ 5 5 AMA AAA جو‎ Ugal 4 20 
بن عمر م‎ BI BEN naa رايت جر ینو > رَيَعْعَلونَذل لم ا‎ 
اوه‎ AA متي ما‎ ANN AS AAN pit َم يَنْقَضَهَاعْمَرَةّوَهَدَاابْنُ ا‎ 


عرض © مر 


Jitin وَحَالَتِي‎ MEA 53855 los يلا‎ AAA da Aa حى‎ 


2 
DA 2617 27 


A Z < & 3 - 2 AA Z l جو ما‎ 

CN SEA SAN EN nb side aia d Sa aa GK 
2 2 ME 5 

IS AN gana badi Gan Up KE 


1533. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Al Harits dari Muhammad bin 
'Abdurrahman bin Nawfal Al Furasyi bahwa dia bertanya kepada 'Urwah bin Az Zubair, maka 
ia berkata: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah melaksanakan hajji, dan 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata kepadaku bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam ketika Beliau sampai (di Makkah) adalah thawaf di Ka'bah 
Baitullah dan tidak melaksanakan 'umrah. Kemudian Abu Bakar radliallahu "anhu 
melaksanakan haji dan yang pertama dilakukannya adalah thawaf di Ka'bah Baitullah dan 
tidak melaksanakan 'umrah. Kemudian 'Umar radliallahu "anhu melaksanakan hajji dan 
melakukannya seperti itu. Kemudian 'Utsman melaksanakan hajji dan aku melihatnya apa 
yang dilakukannya pertama kali adalah thawaf di Ka'bah Baitullah dan tidak melaksanakan 
'umrah. Kemudian Mu'awiyah dan 'Abdullah bin "Umar juga melaksanakan haji seperti itu. 
Kemudian aku melaksanakan hajji bersama bapakku Az Zubair bin Al 'Awam dan yang 
pertama dilakukannya adalah thawaf di Ka'bah Baitullah dan tidak melaksanakan 'umrah. 
Kemudian aku melihat Kaum Muhajirin dan Anshar melaksanakan haji seperti itu juga, tidak 
melaksanakan 'umrah. Dan orang yang terakhir aku lihat melakukan seperti itu adalah Ibnu 
'Umar, dia tidak mengubahnya menjadi 'umrah', Dan inilah Ibnu 'Umar, orang-orang tidak 
bertanya kepadanya, tidak pula seorangpun (yang masih hidup) dari orang-orang yang 
terdahulu, mereka tidak memulai sesuatu manasik hingga mereka menginjakkan kaki untuk 
melaksanakan thawaf di Ka'bah Baitullah, lalu mereka tidak bertahallul setelah itu. Sungguh 
aku telah melihat ibu dan bibiku ketika keduanya melaksanakan hajji, keduanya tidak 
memulai mengerjakan sesuatu melainkan thawaf di Ka'bah Baitullah kemudian keduanya 
tidak bertahallul". Dan ibuku telah mengabarkan kepada saya bahwa dia dan saudara 
perempuannya dan Az Zubair serta fulan dan fulan berniat ihram untuk umrah, setelah 
mereka mengusap Ar-Rukun (Al Hajar Al Aswad) maka mereka bertahallul. 


Bab: Wajibnya sai antara Shafa dan Marwa, dan Allah menjadikannya termasuk 
dari syiar-syiar Nya 


pre‏ عو 


BEA DE age NG PN AS Lu ASI 


A dg 


Skee عَكَمَرََكَاجُنَا‎ ANN SA Ka AN KAN EMI SAN 


ل يي و با 
Poin)‏ گات CE LA LS‏ جا Pa Vleg‏ ماو SANG‏ 


da 4 


: jaksa bis Jaa SANA AS LE 
Op ala sa PAT ول اا‎ Aa AN 3 KAS يطو‎ z AN 


> 567 ZA 


SAGA JAN 33 3 Aga ang أكطو‎ 2 t SESUAI Ae A6 


San يوسم‎ Na a BRA kêba 
CABAI ب عبد الومقا‎ KANE EA INI Aria Aa 
KOG AS AN AN الْعِلْمِيَذْ رونا‎ JAN Eka BI Pena 
Kan Ss an JS گر ال‎ isisa AN IKA 


ر ” 


BLS slang Aida) KE KAL SEMASA 


AG A Nrt > كي‎ و٤‎ Aoa انوع‎ ALA rak? 
9 KAN JA Da aa na جرع‎ suasa ia, 
| Pn AGE ARE بكر‎ NGEMAN a, 


A - 5 و‎ 
Mena Mau PAN 
د گر لِك بَعَدَمَادكْرَ‎ LAN يد کُر‎ dan AIA AD 
BARAN 


1534. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy, berkata, 'Urwah: Aku bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha, 
kataku kepadanya: "Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala (QS Al Baqarah 158) 
yang artinya: ("Sesungguhnya Ash-Shafaa dan Al Marwah adalah sebahagian dari syi'ar-syi'ar 
Allah, maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada 
dosa baginya mengerjakan sa'iy antara keduanya"), dan demi Allah tidak ada dosa bagi 
seseorang untuk tidak ber thawaf (sa'iy) antara bukit Ash-Shafaa dan Al Marwah". 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Buruk sekali apa yang kamu katakan itu wahai putra saudariku. 
Sesungguhnya ayat ini bila tafsirannya menurut pendapatmu tadi berarti tidak berdosa bila 
ada orang yang tidak melaksanakan sa'iy antara keduanya. Akan tetapi ayat ini turun 
berkenaan dengan Kaum Anshar, yang ketika mereka belum masuk Islam, mereka berniat 
hajji untuk patung Manat Sang Thoghut yang mereka sembah di daerah Al Musyallal. Waktu 
itu, barangsiapa yang berniat hajji, dia merasa berdosa bila harus sa'iy antara bukit Ash- 
Shafaa dan Al Marwah (karena demi menghormatii patung mereka itu). Setelah mereka 
masuk Islam, mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tentang 
masalah itu, mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kami merasa berdosa bila melaksanakan 
sa'iy antara bukit Ash-Shafaa dan Al Marwah". Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat 
("Sesungguhnya Ash-Shafaa dan Al Marwah adalah sebahagian dari syi'ar-syi'ar Allah"). 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Sungguh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah 
mencontohkan sa'iy antara kedua bukit tersebut dan tidak boleh seorangpun untuk 
meninggalkannya". Kemudian aku kabarkan hal ini kepada Abu Bakar bin 'Abdurrahman, 
maka katanya: "Sungguh ini suatu ilmu yang aku belum pernah mendengar sebelumnya, 
padahal aku sudah mendengar dari orang-orang ahli ilmu yang menyebutkan bahwa 
diantara manusia, selain orang-orang yang diterangkan oleh 'Aisyah radliallahu 'anha itu, ada 
yang dahulu melaksanakan ihram untuk Manat, mereka juga melaksanakan sa'iy antara bukit 
Ash-Shafaa dan Al Marwah. Ketika Allah menyebutkan thawaf di Ka'bah Baitullah tapi tidak 
menyebut sa'iy antara bukit Ash-Shafaa dan Al Marwah dalam Al Qur'an, mereka bertanya 


kepada: "Wahai Rasulullah, dahulu kami melaksanakan thawaf (sa'iy) antara bukit Ash- 
Shafaa dan Al Marwah dan Allah telah menurunkan ayat tentang thawaf di Ka'bah Baitullah 
tanpa menyebut Ash-Shafaa, apakah berdosa bagi kami bila kami sa'iy antara bukit Ash- 
Shafaa dan Al Marwah?". Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ("Sesungguhnya Ash-Shafaa 
dan Al Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah"). Abu Bakar bin "Abdurrahman berkata: 
"Maka aku mendengar bahwa ayat ini turun untuk dua golongan orang yaitu golongan 
orang-orang yang merasa berdosa karena pernah melaksanakan sa'i antara bukit Ash-Shafaa 
dan Al Marwah saat mereka masih jahiliyyah (karena pernah melaksanakan untuk patung 
Manat), dan golongan orang-orang yang pernah melaksanakannya namun merasa berdosa 
bila melaksanakannya kembali setelah masuk Islam karena Allah pada mulanya hanya 
menyebutkan thawaf di Ka'bah Baitullah dan tidak menyebut Ash-Shafaa hingga kemudian 
Dia menyebutkannya setelah memerintahkan thawaf di Ka'bah Baitullah". 


Bab: Sai antara Shafa dan Marwa 


No 2 l2 LA 2 8 د وو‎ 12, Ass 2م 5743 و‎ Ba 
كان حابن‎ AAA ane WS gana NAE AHA AA ara 


Da SIS nón sale LAN كَاَرَسُو‎ JII SN 
BULAN KANG SL Jobs, A83 Wi و‎ 


يَمَضِي NG)‏ کی يمان قال لا إلا أن راحم َل الو BS‏ كَاَلَايَدَعْهُحَتَىيَسَكلِمَهُ 


1535. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid bin Maimun telah 
menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari 
Ilbnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bila 
melakukan thawaf yang pertamanya (gudum) di Ka'bah Baitullah Beliau berjalan cepat pada 
tiga putaran, dan berjalan biasa pada empat putaran lainnya dan melakukan berjalan di 
dasar aliran air bila melakukan sa'iy antara bukit Ash-Shafaa dan Al Marwah". Aku berkata, 
kepada Nafi': "Apakah "Abdullah berjalan biasa bila telah sampai di Rukun Yamani?". Dia 
menjawab: "Tidak, kecuali bila sudah merapat dengan Ar-Rukun (Al Hajar Al Aswad), dia 
tidak akan meninggalkannya sebelum mengusapnya". 


رصى 


dee EL و بّنِدِيَارِكَالَسَأَلْتَاابَيَعْمَرَرَضِيَ الله‎ A3 AA ع‎ as 


2 


a gagah لد‎ PELAN Jai As APA PA AA KAG REI 
Ia ISA Gana KANG bbs لف امقام‎ J3 aa Haa 
4 


2 ر‎ 2 Z 0 و‎ TANGEN ور دوعر‎ E عم‎ ú 
يَطو بين‎ FS VISA Ann عار‎ las kasasi DJa 
N 


1536. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru bin Dinar berkata: "Kami pernah bertanya kepada Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma tentang seseorang yang thawaf di Ka'bah Baitullah keetika melaksanakan 'umrah 
namun belum melakukan sa'iy antara bukit Ash-Shafaa dan Al Marwah, apakah dia boleh 


N 


NON 
to 


berhubungan dengan isterinya?". Dia menjawab: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah 
datang ke Baitullah untuk haji, Beliau thawaf di Baitullah tujuh kali putaran kemudian shalat 
dua raka'at di belakang Magam (Ibrahim) lalu melakukan sa'iy antara bukit Shafa dan 
Marwah tujuh kali. ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah"). 
Dan kami pernah pula bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua tentang hal ini. 
katanya: "Janganlah orang itu mendekati isterinya hingga dia melaksanakan sa'iy antara 
bukit Shafa dan Marwah. 


SETAN PEG 


Da LANG Jas ڪرو‎ a ANN Aa وم‎ Ata 
KANG PAR صل د‎ NS a PAN NAET 


AA 


LN AK GS AS 


1537. Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim dari Ibnu Juraij berkata, telah 
mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar berkata: "Aku mendengar Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma berkata: "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah datang ke Makkah untuk 
menunaikan haji lalu Beliau thawaf di Baitullah kemudian shalat dua raka'at lalu melakukan 
sa'iy antara bukit Shafa dan Marwah". Kemudian dia membaca firman Allah Ta'ala (OS al 
Ahzab ayat 21 yang artinya): ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri 
Rasulullah"). 


AL 


ASLI ge َس ماكر‎ VE felé KEB EA محمد ا‎ PARI SAS 
AON AAA Apa NG NGA ANA yh KS 
ea SAP PA aleg Ca رقلا‎ raeg á (الصَّقَاوَالمَرَوَةٌمِنَشَعَاي اله‎ 


1538. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami "Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ashim berkata: Aku berkata, kepada Anas 
bin Malik radliallahu "anhu: "Apakah kalian tidak menyukai melaksanakan sa'iy antara bukit 
Shafaa dan Marwah? '. Dia menjawab: "Ya benar, karena itu bagian dari syi'ar-syi'ar 
jahiliyyah hingga kemudian Allah menurunkan (OS Al Bagarah ayat 158) yang artinya 
("Sesungguhnya Ash-Shafaa dan Al Marwah adalah bahagian dari syi'ar-syi'ar Allah, 
barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya 
mengerjakan sa'iy antara keduanya"). 


0 ES r NI” و‎ A و‎ 275 LAN PALI د‎ Ka 
Gua re عَنَعَمُرو بن ديتار عن‎ a A AA 


NS SS BG Ali JAA je uan ena AMAN 
Mato Ik ABE AI كو‎ PLAN SS ALAN 


1539. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru bin Dinar dari 'Atho' dari Ibnu 'Abbas radliallahu "anhuma berkata: 
"Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan thawaf di Ka'bah Baitullah dan sa'iy 
antara bukit Shafaa dan Marwah untuk menunjukkan kepada kaum musyrikin kekuatan 


Beliau". Al Humaidiy menambahkan telah menceritakan kepada kami Sufyan telah 
menceritakan kepada kami 'Amru, aku mendengar 'Atho' dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma seperti ini juga". 


Bab: Wanita haid menggadla semua manasik haji kecuali thawaf di Ka'bah 
AN ANE EME الاسم‎ ek MAKE EME pn ANE SS 
بالْبَْتِوَلَابَينَالصَّفَاءَالْمَرْوَةَكَالتفَمَكُوتٌ‎ AI ~ Kad o 

Se Se a ws JANG saé DAH َلك إلى رسو لال صل‎ 


1540. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia 
berkata: "Aku mengunjungi Makkah (untuk menunaikan hajji) sedang aku mengalami haidh 
sehingga aku tidak melakukan thawaf di Ka'bah Baitullah dan juga tidak sa'iy antara bukit 
Shafaa dan Marwah". Dia berkata: "Kemudian hal ini aku adukan kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam maka Beliau bersabda: "Lakukanlah semua manasik seperti yang 
dilakukan para hujjaj selain thawaf di Ka'bah Baitullah hingga kamu suci". 


AAS AE SAS TAS حو قال ل‎ NG IRIS JANG Aka 
ar 0 LE Jo LAN IR JOS يدال رضي‎ AS sbg: PE حبق‎ 
2 ا ر‎ Kd 2 2 zr و‎ w aky yA 
PE antam AA aan ول‎ a هووا‎ 


ALE SA Aa LA Je AN JANGAN JS SM َم‎ 


A 


Jóhs IE AN es صر واو‎ Aw AIA 


Gan Mas aliya IE Sua NABA TAR eaS می و‎ 
KE الْمَنَاسِكَ‎ ES BL ضى‎ ARE ES ASN A EN sa 


4[ و 


N A AE ANG ENG A A MAER PI 
aiig Sa A E E 


gii w si AR Gae BE AE AA Abg 


1541. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin AL Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab berkata,. Dan diriwayatkan pula, telah berkata kepadaku 
Khalifah telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami 
Habib Al Mu'allim dari 'Atho' dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhua berkata: "Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam dan para sahabatnya berihram untuk hajji dan tidak ada 
seorangpun dari mereka yang membawa Al Hadyu (hewan gurban) kecuali Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam dan Tholhah. Sementara itu 'Ali baru saja datang dari negeri 


Yaman dengan membawa Al Hadyu, dia berkata: Aku berihram (berniat hajji) sebagaimana 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berihram. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
memerintahkan para sahabatnya agar menjadikan ihram mereka sebagai 'umrah lalu 
melaksanakan thawaf kemudian mencukur rambut lalu bertahallul kecuali mereka yang 
membawa Al Hadyu. Maka mereka berkata: "Maka kami berangkat menuju Mina lalu 
diantara kami ada yang menyebut bahwa dia menarik diri. Hal ini kemudian sampai kepada 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, maka Beliau berkata: "Kalau aku bisa mengulang kembali 
apa yang telah lewat, aku tidak akan menyembelih, dan seandainya aku tidak membawa Al 
Hadyu, sudah pasti aku akan bertahallul". Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha mengalami 
haidh sedangkan dia telah menuntaskan seluruh manasik kecuali thawaf di Ka'bah Baitullah. 
Ketika dia sudah suci, dia melaksanakan thawaf di Ka'bah Baitullah. Dia berkata: "Wahai 
Rasulullah, kalian berangkat dengan niat hajji dan 'umrah sedangkan aku dengan niat hajji 
saja". Maka Beliau perintahkan 'Abdurrahman bin Abu Bakar agar keluar bersama 'Aisyah 
radliallahu 'anha ke Tan'im. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha melaksanakan 'umrah setelah 
melaksanakan manasik hajji". 


î 7 KES 2 A P A P 
Gb NG pE ziako A LAE 2 BA RAVES 253 
GE s5 3 ES قالتٌ‎ SPA إسشماعيا‎ WA any GAGANG 
P A عد و‎ KA SA رك ر‎ ig a pe 
أَصحَاب ر سول اله‎ ya JEEE SES 5 خلف‎ 35 AA GOA 2 دم‎ 
á 5 


4 4 
01 01 رر 3 


3 ر٤ و‎ Ba KA bani Ta ANAK AK م‎ ea 
مَعَهُ‎ ESE 909555 5 c a اللوصل الله يدو‎ yan RAN a صَل الله‎ 
0 0 DNA KN 4 ANNE رمغ‎ IG 1 x g2 24 uh ل‎ . 
صل اله‎ ANG رسو‎ PALI SAN فيس ٽ غَرَوَاتِقَالَتٌ وي الْكلْمَى تقو مَل‎ 


ره ت ی AREARE Bi‏ 27 ر اض 5 P EAA‏ اسمن وه 
Mb la saé‏ ت هَل aj Ga GIH) Ji‏ يكن ها NGE‏ تر ج SALAT‏ 
P FA A‏ 


LA و‎ - Pd كع ا و‎ an 522 1 و‎ 
GENG BILA جِلْبَابَاوَلَتَشْهَدَالَخَيرَوَدَعْوَةَالْمُؤْمِنِينَقَلَمَّاقَدِمَتٌمعَطِيَهَرَضِيَ‎ 
A 


و لحا و SI Png‏ ع KEN‏ ر اا A KAWA SANA e‏ 
ES‏ 2 كَانَتٌلاتَذ کر ر سول الله صل NA a a‏ إلا قالتٌ بای SAN gan NA‏ 


As MALA aAa 
GA IS Sa 
روم‎ G Aga 2227 GANG ag LAZA Agan LENGAN ET 
EÍ AAN وَدَوَاتَالْخُدُورِوَالْحْيِّض قَيَشَهَدَنَالْخَبرَوَدَعْوَةَالْمْمَلِمِينَوَيَعْتَرِل الْحْيِّض‎ 


- r 2 
وم مم‎ a 


BN 223 Aa Lon A WANG‏ رر لصي م 
Lia SU‏ تشهدعّفةوَتَشْهَد كذاو تشهد كذا 


1542. Telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Hisyam telah menceritakan kepada 
kami Isma'il dari Ayyub dari Hafshah berkata: "Dahulu kami melarang anak-anak gadis 
remaja kami keluar rumah", hingga datang seorang wanita lalu mendatangi Oashra Banu 
Khalaf lalu aku menemuinya. Kemudian dia menceritakan tentang saudara perempuannya 
yang menjadi suami seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang pernah 
ikut berperang bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sebanyak dua belas peperangan, 
dan saudaranya telah mendampingi suaminya dalam enam kali peperangan. Saudara 
perempuannya berkata: "Maka (dalam peperangan itu) kami sering mengurus orang yang 
sakit dan mengobati orang-orang yang terluka. Saudaraku bertanya kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam.: "Wahai Rasulullah, apakah berdosa bila seorang dari kami tidak 
keluar rumah karena tidak memiliki jilbab?" Beliau Shallallahu'alaihiwasallam menjawab: 


< ATA وص‎ A G z PA 
LEBI SIS I is ala YAA 
A 


.. 


"Hendaklah temannya meminjamkan jilbabnya dan agar mereka dapat menyaksikan 
kebaikan dan mendo'akan Kaum Muslimin". Berkata, Hafshah: "Ketika Ummu 'Athiyah 
datang aku menemuinya lalu aku bertanya atau dia berkata, lalu kami bertanya kepadanya. 
Dan setiap kali dia menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dia selalu 
mengatakan demi bapakku. Kami bertanya: "Apakah kamu pernah mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata, tentang ini dan ini?". Dia menjawab: "Iya, demi 
bapakku". Beliau bersabda: "Keluarkanlah para gadis remaja dan wanita-wanita yang dipingit 
di rumah dan wanita yang sedang haidh agar mereka dapat menyaksikan kebaikah dan 
mendo'akan Kaum Muslimin namun para wanita yang sedang haidh harus dijauhkan dari 
tempat shalat". Aku (Hafshah) bertanya: "Juga wanita yang sedang haidh?" Dia berkata: 
"Bukankah mereka juga hadir di 'Arafah, dan menyaksikan ini dan itu?" 


Bab: Dimana tempat shalat zuhur pada hari tarwiyah? 


Melipat pas Me DA IN مكدر كذ نا‎ Aa BAE oss 


$ 


BANG PAN ا‎ MEN صَلَ‎ NE STA In AN sia 


ss ? و‎ 


EEEE TEET 6 JANG 35 ad به بم كلك كاب 2[ ال‎ NG NA AI 
A 


1543. Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Ishag Al Azrag telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Abdul 'Aziz bin 
Rufai' berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik radliallahu 'anhu, kataku: "Kabarkan 
kepadaku sesuatu yang kamu ingat dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, dimanakah beliau 
melaksanakan shalat Zhuhur dan 'Ashar pada hari Tarwiyah?". Dia berkata: "Di Mina". Aku 
tanyakan lagi: "Dimana Beliau shalat 'Ashar pada hari Nafar?". Dia menjawab: "Di Al Abthoh 
(Al Bathha') ". Lalu dia berkata: "Kerjakanlah (manasik) sebagaimana para pemimpin, kamu 
telah mengerjakannya". 


sp HA ba ae, Aan A Kas 


Kalah KEN ga Na ANG کال ڪر جت می‎ y NK NG Pa Tera 


و 


Ban AN PAT saba akasa AA جار‎ Ji 


فصل 
Telah menceritakan kepada saya 'Ali dia nebdebgar Abu Bakar 'Ayyasy telah‏ .1544 
menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz; Aku menemui Anas radliallahu 'anhu. Dan‏ 
diriwaatkan pula, telah menceritakan kepada saya Isma'il bin Aban telah menceritakan‏ 
kepada kami Abu Bakar dari 'Abdul 'Aziz berkata: "Aku keluar menuju Mina pada hari‏ 
Tarwiyah lalu aku menemui Anas radliallahu "anhu yang juga sedang berangkat dengan‏ 
menunggang keledai. Aku bertanya kepadanya: "Dimana Nabi Shallallahu'alaihiwasallam‏ 
melaksanakan shalat Zhuhur pada hari ini?". Maka dia menjawab: "Perhatikanlah dimana‏ 
para pemimpin kamu shalat lalu shalatlah (disana) ".‏ 


Bab: Shalat di Mina 


A HN ANTA BII oh AAS KAN A le 
Sang SN bada EN AI رمو‎ an 26 gan ANAKÉ 


وَعْثَمَانُصَدَّرٌامِنَخلاقته 


1545. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah 
mengabarkan kepada saya 'Ubaidullah bin "Abdullah bin "Umar dari bapaknya berkata, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam shalat dua raka'at di Mina. Begitiu pula Abu Bakar, 'Umar dan 
'Utsman pada awal kekhilafahannya. 


5 


ر اکر سے اج س0 و رر و و ANGGA? LG‏ 
تا AN ESA‏ عاق لدان ن ارکب وهي age PN‏ انال صل 
Je bad‏ الله jang LAN KAN gg KAT‏ ر ES‏ 


1546. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Abu Ishag Al Hamdaniy dari Haritsah bin Wahb Al Akhza'iy radliallahu 'anhu berkata: "Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam shalat bersama kami, saat itu jumlah kami belum pernah 
sebanyak itu, sebagaimana Beliau selalu lakukan seperti saat di Mina hanya dua raka'at". 


Bap TT ركسي‎ Ke jaan SS 
ا کعتين‎ PAN Ar SA = 


< e 


1547. Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Abdurrahman bin Yazid dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu berkata; 'Aku shalat bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dua raka'at, 
bersama Abu Bakar radliallahu 'anhu dua raka'at dan bersama 'Umar radliallahu 'anhu dua 
raka'at. Kemudian banyak jalan telah menjadikan kalian berbeda pendapat. Namun aku 
berharap shalat yang empat raka'at maupun dua raka'at keduanya dapat diterima". 


Bab: Puasa pada hari Arafah 


PA 1 عسي‎ E ANA WN CN Pap Kura HE 


MEN Pe a BA sa an Sea 
وَسَلَّمسَرَابٍ قَسَرِبَهُ‎ 


1548. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhriy telah menceritakan kepada kami Salim berkata; Aku mendengar 


'Umair, maula Ummu Al Fadhal dari Ummu Al Fadhal; 'Orang-orang ragu apakah Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam shaum pada hari 'Arafah. Maka aku utus seseorang membawakan 
minuman, lalu Beliau meminumnya". 


Bab: Talbiyah dan takbir ketika berangkat dari Mina menuju Arafah 
Ka gel STA NA كا مالف ع عمد رټنا يکر‎ ET IE 
گان‎ NG سدم‎ LN AN PEN ng ja ES ASN ian 


1549. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsagafiy bahwa dia bertanya kepada Anas bin 
Malik saat keduanya berangkat dari Mina menuju 'Arafah: "Apa yang kalian kerjakan pada 
hari ini bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam?" Dia menjawab: "Diantara kami ada 
orang yang membaca talbiyyah, Beliau tidak mengingkarinya dan juga ada orang yang 
bertakbir namun Beliau juga tidak mengingkarinya". 


Bab: Berangkat berpagi-pagi pada hari Arafah 
TIMNAS عَنْسَالم قال‎ aa PE IL ANA نيو‎ ANANE 


EN Gina ab AKAN NENG KANG SAY‏ الشَّمُسُ 
Aan saki sE Fág diol Pang Ló‏ تضكر Jaa ey a‏ 


d pa MAA فحت‎ PEG IE ياسقا هزه الساعَةقال َعَم‎ Para 55) 
SES KAN yaaa NA JEG YEN NA IA 


BEN ISSI 
1550. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Salim berkata; "Abdul Malik menulis surat kepada Al Hajjaj agar 
tidak berbeda pendapat dengan Ibnu 'Umar tentang masalah haji. Lalu datanglah Ibnu 'Umar 
radliallahu "anhu ketika aku bersamanya pada hari Arafah setelah matahari condong, lalu dia 
berteriak kepada pengawal Al Hajjaj. Maka ia (Al Hajjaj) keluar dengan mengenakan mantel 
kuning lalu berkata, "Ada apa denganmu wahai Abu 'Abdurrahman?". la menjawab: 
"Pergilah diakhir siang jika engkau ingin mengikuti sunnah". la bertanya: "Apakah harus 
waktu ini?". la menjawab: "Ya, benar". Dia berkata: "Tunggulah aku hingga aku membasahi 
kepalaku, lalu aku akan keluar". Lalu ia ('Abdullah) berhenti hingga Al Hajjaj keluar, 
kemudian ia berjalan diantara aku dan bapakku. Aku berkata, kepadanya (Al Hajjaj): "Jika 
kamu ingin mengikuti sunah maka pendekkanlah khutbah, dan percepatlah wukuf". 
Kemudian ia melihat 'Abdullah. Ketika 'Abdullah melihat hal itu, ia berkata: "Dia benar". 


Bab: Wukuf dengan berkendaraan di Arafah 


A - 
7 ato 2 SA 25 و‎ > To م ور‎ 2 fs و‎ LEK gs | Ag 259 


papan Sa SA AG Kel SS leh 
و اق عل بَعِيرِوِفَتَرِبَهُ‎ see Da KA Bela IAI قا‎ ee 


1551. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu An- 
Nadhar dari 'Umair, maula Ibnu 'Abbas radliallahu "anhu dari Ummu Al Fadhal binti Al Harits 
bahwa: "Orang-orang ragu tentang puasa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pada hari 'Arafah. 
Sebagian dari mereka mengatakan Beliau berpuasa, sebagian yang lain mengatakan tidak, 
Lalu aku utus seseorang membawakan segelas susu ketika Beliau sedang wuguf, maka Beliau 
meminumnya". 


Bab: Meringkas khutbah di Arafah 


LA 


ANAA Ks MANAK GAN yi IE EA NANG AH ana pa a 


WG ana ا ھک‎ D D 


A D 2 


2 ال ار‎ AM KN PE Aak 


ISS SN Jaré SALA A yen PES قَسَارَبَيَِي و بَا يقلن‎ 


- An ANA 


Senin 


1552. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada 
kami Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah berkata; ""Abdul Malik menulis surat 
kepada Al Hajjaj agar mengikuti 'Abdullah bin 'Umar tentang pelaksanaan manasik hajji. 
Ketika hari 'Arafah, Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma datang saat aku bersamanya setelah 
matahari condong atau siang hari, lalu dia berteriak di depan kemahnya: "Mana dia?". 
Lantas ia (Al Hajjaj) keluar menemuinya. Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma: "Pergilah diakhir 
siang". la bertanya: "Apakah sekarang?". la menjawab: "Ya, benar". Dia berkata: "Tunggulah 
aku hingga aku membasahi kepalaku". Lalu ia ('Abdullah) berhenti hingga Al Hajjaj keluar, 
kemudian ia berjalan diantara aku dan bapakku. Aku berkata, kepadanya (Al Hajjaj): "Jika 
kamu ingin mendapatkan sunah hari ini maka pendekkanlah khutbah, dan percepatlah 
wukuf". Kemudian Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Dia benar". 


Bab: Wukuf di Arafah 


SIS alé mala Ka جد‎ KANGA CA کد دا فان کد اغ وخ‎ KS EA 


و ر sA‏ 


SAE EK san ا عَنْعَمُرو‎ Te) AAN CN حو‎ disela 


221 


AA ala sak E ALANA عرد‎ e Ea بويا‎ EL paka 
Beri nn 


K D 


1553. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami 'Amru telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin Jubair bin Muth'im dari bapaknya: "Aku mencari seekor unta milikku". Dan diriwayatkan 
pula, telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari 'Amru dia mendangar Muhammad bin Jubair dari bapaknya, Jabir bin Muth'im berkata: 
"Aku kehilangan seekor unta milikku, maka aku keluar mencarinya pada hari 'Arafah. Disana 
aku melihat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sedang wuquf di 'Arafah. Aku berkata: "Demi 
Allah, dia dari Al Humus (Quraisy), apa yang dilakukannya disini?". 


bara 0 SA Kera,‏ 2 وم 2 < و WALA‏ و رعا ANG‏ ر 
PSS‏ و ةينآ ي الْمَغَْاءِحَدَتَْاعَيُبَنُ na A‏ 
A‏ دو 


ق الجا هدش BIMA ANA‏ وها EL‏ کات الحم خت روغ الاس 
يفل JAN‏ جل es‏ فاو طا AAA,‏ راتات کر وباتک تشع 
EL PL SL‏ گان فيض EA NE‏ يفيض IEEE bya JAN‏ 


Z 
t A PETEA 


z Kena háls li وا ايا ي عَنْعَايسَدَرَضِيَ اله‎ 
SAN gang دمن‎ EA 


1554. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al Maghra' telah menceritakan 
kepada kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah, 'Urwah berkata: "Pada masa Jahiliyah 
orang-orang melakukan thawaf dengan telanjang kecuali Al Humus dan istilah Al Humus 
adalah orang-orang Ouraisy dan keturunan mereka. Dahulu Al Humus membeda-bedakan 
manusia, diantara kaum lelakinya ada yang memberi pakaian kepada kaum lelaki sehingga 
dia thawaf mengenakan pakaian, begitu juga diantara wanitanya memberi pakaian kepada 
para wanita sehingga dia thawaf dengan pakaian itu. Sedangkan bagi orang yang tidak diberi 
pakaian oleh Al Humus (guraisy) maka dia thawaf dengan telanjang. Rambongan orang- 
orang biasanya bertolak dari 'Arafah sedangkan Al Humus (guraisy) dari Jama', atau 
Muzdalifah. Dia berkata: bapakku telah mengabarkan kepada saya dari 'Aisyah radliallahu 
'anha bahwa ayat ini (QS Al Baqarah ayat 199) turun tentang Al Humus (yang artinya): 
("Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang banyak"). 'Urwah berkata: 
"Awalnya mereka selalu bertolak dari Jama', kemudian diperintahkan bertolak dari 'Arafah". 


Bab: Berjalan dengan cepat dari Arafah 


FA 1 و اد‎ 2 MA 1G 
SIK pam سیل‎ Jasa lêri ie gini NAGA MA نيو‎ KE SS 


AS‏ کاو وشو BE ps3 Iseng SIS mela ai AIA‏ جَدَ 


Pa 5 m 


MAS sfa اتو‎ PI BA Sa PSA PING GANG AI San 
JP ,33 83 


1555. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya, berkata: Usamah ditanya saat aku duduk 
disisinya: "Bagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berjalan saat hajji wada' 
ketika bertolak dari 'Arafah?" Dia menjawab: "Beliau berjalan dengan 'anag (makna 'anag, 
sedang, tidak lambat tidak cepat) dan apabila sampai di daerah dataran yang luas Beliau 
berjalan dengan nashsh. Hisyam berkata: istilah nash adalah lebih cepat daripada 'anag. Abu 
'Abdullah Al Bukhariy berkata: makna fajwat adalah dataran yang luas, jama'nya fajawaat 
atau fijaa'. seperti kata rikwat jamaknya rika'. Dan manash tidak sampai makna berlari. 


Bab: Singgah di tempat antara Arafah dengan Jam' 


PENS AS SEL b ع سَعِيِدِعَنْ مُومَى‎ ANI SESI ARA 


A 


D 2, fu P ata Er 2‏ دم 
Bs Dian‏ حل HAJI ga si ae‏ 
SIA se SIS da AA‏ | يقال الصلاةآمَامَكَ 


1556. Telah menceritakan kepada saya Musaddad telah menceritakan kepada kami Hammad 
bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Musa bin 'Uqbah dari Kuraib maulanya Ibnu 'Abbas dari 
Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma bahwa tatkala Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bertolak 
meninggalkan 'Arafah Beliau menuju bukit (Asy-Syi'ib) untuk menunaikan hajatnya, 
kemudian Beliau Shallallahu'alaihiwasallam berwudhu'. Aku bertanya: "Wahai Rasulullah 
apakah kita shalat disini (sekarang)?". Beliau Shallallahu'alaihiwasallam menjawab: "Shalat 
nanti saja di depan". 


A WA 
جو يريه‎ para je بن‎ g ga CS 


ر٣‎ 


ye PANEN عْمَرَرَضِيَ‎ Kr BAE Epen: 
Jagad sala PAN P AA بَينَالْمَغْرب وَالْعِشَا ا‎ 


w 58 A 
22 NA end A - A ena 
( بج‎ Iwan : yaa Je - NG ضا‎ 5 AM 


1557. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' berkata: "Dahulu 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhua biasa menjama' 
antara shalat Maghrib dan 'Isya' di daerah Jama' (Muzdalifah) padahal dia melewati bukit 
(Asy-Syi'ib) yang juga pernah dilewati poleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Maka dia 
mendatangi bukit itu lalu beristinja' dengan batu kemudian berwudhu dan tidak shalat 
hingga dia shalat di daerah Jama'. 


Ge و رو ا امه‎ D % ووم‎ T22 A2 -27 
BE MERASA i محمد‎ GE جَعْفْرِ‎ AA KAWA San TI KENA 
KANGA bya ka a 0 GEA بن ر ید‎ Kata 


KEKE PI Bis PARAS AG GL رَس ول اله صل‎ 


287,2 < Z 
ca A 


SERI AS PODANG YEN TERI ACNE حَفِيفًا‎ gan pd الوصو‎ 


TEA IA MISA SA AI SS PISA Pera ye 


BILA be NG AS IA ES رضي‎ ES AE A3 کر‎ 


A 


ASLI 
1558. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
Ja'far dari Muhammad bin Abu Harmalah dari Kuraib, maulanya Ibnu 'Abbas dari Usamah bin 
Zaid radliallahu 'anhuma bahwa dia berkata: "Aku membonceng Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dari 'Arafah. Ketika Beliau sampai dim bukit (Asy-Syi'ib) sebelah 
kiri yang dekat dengan Muzdalifah Beliau singgah, lalu buang air kecil. Setelah selesai Beliau 
datang lalu aku sodorkan kepadanya wadah air untuk wudhu'. Maka Beliau berwudhu' 
dengan wudhu' yang ringan (tidak sempurna). Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah 
kita shalat disini?" Beliau menjawab: "Shalat nanti saja". Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam menunggang tunggangannya hingga sampai di Muzdalifah lalu 
Beliau shalat disana. Kemudian pagi harinya Al Fadhal membonceng Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam di daerah Jama'. Kuraib berkata: "Maka 'Abdullah bin 5 
radliallahu 'anhuma mengabarkan kepada saya dari Al Fadhal bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam senantiasa membaca talbiyah hingga sampai di jamarah (tempat 
melempar Jumrah). 


Z 
A 2.2 7 w اا ان‎ a? 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan agar thawaf ifadlah dengan 
tenang 


aṣ LAI م‎ 


ا 2 0 و م ر یہ 2 2 ر 27 2 < مه 
kana SAS‏ بن gag‏ حَڏ نتا SI‏ اهم بسو ATA‏ عَمَرُو ET‏ مول AN‏ 


A anna 
w . 
asi 
ne 


5 
A 


EE‏ اوور 


E ot GLA a2 EADE 2 Ne ا ب‎ A 7 
رضي الله‎ MEA AI الب الڪو‎ GI Ya ME سعيد بن‎ AA 


NN AS sala BEN AAN aab an يوم عر‎ SEA bo 


GUI‏ بمو ad ANGGE Sa ee SANGAN sela‏ بالإيصًا ع أَوْصَمُوا 
A‏ م ر aa A 2 dg A‏ ,7 

LA خلاهما)‎ AS) pE Sa 

1559. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Suwaid telah menceritakan kepada saya 'Amru bin Abu 'Amru, Maula Al 
Muththolib telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Jubair, maula Walibah AL Kuwfiy telah 
menceritakan kepada saya Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwasanya dia bertolak 
bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pada hari 'Arafah. Kemudian Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mendengar dari arah belakang Beliau suara yang keras dan 
bentakan serta pukulan terhadap unta. Maka Beliau memberi isyarat kepada mereka dengan 
cambuknya agar tenang. Beliau berkata: "Wahai manusia, kalian harus tenang, karena 
kebaikan bukan dengan tergesa-gesa". Kata audho'uu sama artinya dengan asro'uu yang 


berarti bercepat-cepat. Kata khilaalakum berasal dari kata takhallul bainakum yang artinya 
diantara kalian, seperti firman Allah Ta'ala Os Al Kahfi ayat 33 yang artinya dan Kami 
pancarkan diantara keduanya. 


Bab: Menjama' dua shalat di Muzdalifah 


A 
MA 


- 
Nee Tana py 


Ts yT D yy 


A 5 21A 2. 


سب SANA AAS PANAS BAN bag KARANA‏ قِيمَتٌ الصَّلَادَْصَل 

KISI Ap Pan ) ja mega 1G ماح‎ Ad 
1560. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Musa bin 'Uqbah dari Kuraib dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma bahwa dia 
mendengarnya berkata: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertolak dari "Arafah 
kemudian berhenti di bukit (Asy-Syi'ib) lalu buang air kecil kemudian berwudhu' dengan 
wudhu' yang tidak sempurna. Lalu Aku bertanya kepada Beliau: " Ayo dirikan Shalat!". Beliau 
menjawab: "Shalat nanti saja". Lalu Beliau sampai di Muzdalifah kemudian berwudhu' 
dengan sempurna lalu shalat dibacakan igamatnya. Beliau melaksanakan shalat Maghrib. 
Kemudian setiap orang menambatkan untanya masing-masing pada tempat tambatannya, 
kemudian igamat shalat dikumandangkan, maka Beliau shalat dan tidak shalat diantara 
keduanya". 


Bab: Orang yang menjama' dua shalat dan tidak melaksanakan shalat tathawwu' 


D a a a AN aa. 
AS ANN كلو‎ SEEN EPE PEE Ge NG 
CAP - WA z <2 Tr. 

ولاعلىإثر كَل Éil‏ 

1561. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dza'bi dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 
"Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menjama' shalat Maghrib dan 'Isya' di Jama' (Muzdalifah), 


pada setiap shalat tersebut dibacakan iqamat namun beliau tidak shalat sunnat diantara 
keduanya dan juga tidak setelah keduanya". 


> و و ر يسار ور و Da 4 FNS‏ 1 4 

TEE a ANG ani a LING قتا الد ر مار شمان‎ 
TA TA A دو‎ aior كي‎ 
لاصيا عليه‎ AG) E د‎ 


1562. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhallad telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah 


mengabarkan kepada saya 'Adiy bin Tsabit berkata, telah menceritakan kepada saya 
'Abdullah bin Yazid Al Khaththomiy berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Ayyub Al 
Anshariy bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menjama' shalat Maghrib dan 'Isya' 
ketika hajji wada' di Muzdalifah". 


Bab: Orang yang adzan dan igamah untuk setiap dari kedua shalat tersebut 
يفون 2ے‎ SAE LELANG ANA عدار هه‎ AA خد‎ 
GG Yen AB iyaa قر‎ SARA Nn AAN AN EGA رضي‎ ALE 


AÉ an PS بَعَدَهَارَ‎ s heso iiie 


a saé WI AI vbb SAN ISP ARA NAN‏ گان 
tê NG ARI EENE HA Apa KR MAN JE HARAN‏ 
BIA Bea i A San SANA PAN‏ 


1563. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq berkata; Aku mendengar 'Abdurrahman 
bin Yazid berkata: " 'Abdullah (bin Mas'ud) radliallahu 'anhu melaksanakan hajji dan kami 
tiba di Muzdalifah ketika terdengar adzan tanda masuk waktu 'Isya' atau sekitar itu. Maka 
dia memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan adzan lalu iqamat, lalu dia shalat 
Maghrib, lalu shalat sunnat dua raka'at sesudahnya, lalu dia mengajak makan malam, lalu dia 
menikmati makannya kemudian memerintahkan seseorang, aku kira dia memerintahkan 
seseorang untuk adzan dan iqamat, 'Amru berkata: Aku tidak mengetahui adanya keraguan 
kecuali dari Zuhair, kemudian dia shalat 'Isya' dua raka'at. Ketika fajar telah terbit dia 
berkata: "Sesungguhnya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak pernah shalat kecuali pada 
waktu seperti ini, di tempat ini (saat berada di Muzdalifah dan pada hari ini". Berkata, 
'Abdullah (bin Mas'ud) radliallahu 'anhu: "Itulah dua shalat yang ditangguhkan waktu 
pelaksanaannya, yaitu shalat Maghrib dilaksanakan setelah orang-orang tiba di Al 
Muzdalifah dan shalat Shubuh ketika fajar telah terbit". Dia berkata: "Aku melihat Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam melaksanaknnya seperti itu". 


Bab: Seseorang yang mendahulukan keluarganya yang lemah di waktu malam, lalu 
mereka bermalam di Muzdalifah dan berdoa 


PA HB SANA ASA en Kapa Sa 
Ga كدو‎ b Ja as IN AN AN Tn PESAN AB MA رضي‎ 


A 


R پچ من يه‎ ag 2% ec? | ررر موه‎ 
PARI ya esa لِصَلَاة‎ SAS ETAETA 1585 T e 


Es Pa Ke A م 57 .2 2 اور ود ال‎ 
ASAJ | العم ما قول‎ GRI ENY BAM ya A ASKS; 
ka A صل اشع‎ 
1564. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab, Salim berkata: " "Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhua 
mendahulukan orang-orang yang lemah dari keluarganya lalu mereka berdiam (wuguf) di Al 
Masy'aril Haram di Muzdalifah pada malam hari. Disana mereka berdzikir (mengingat) 
semampu mereka kemudian mereka kembali sebelum imam berhenti (wuguf) dan sebelum 
bertolak. Diantara mereka ada yang menuju Mina untuk shalat Shubuh disana dan diantara 
mereka ada yang menuju kesana setelah shalat Shubuh. Jika mereka sudah sampai, mereka 


melempar jumrah. Kemudian Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam telah memberi keringanan kepada mereka". 


UEA a Kets دتا ادیو ر يعن ألو‎ PASS 


Z 


5 


Jak لم ِن‎ AA AGS 


1565. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
"Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutusku dari Jama' pada malam hari". 


5 2 


BII A SARAN Maa At yA AA SA YA is 
ATAS GAN AN LAN صل‎ LAN SA 


1566. telah menceritakan kepada kami 'Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, 
telah menceritakan kepada saya 'Ubaidullah bin Abu Yazid bahewa dia mendengar Ibnu 


'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Aku termasuk orang yang didahulukan berangkat 
menuju Muzdalifah diantara keluarga Beliau yang lemah". 


PAC ana G e ور‎ - Wa A 
Eigi أسشماء عن أ‎ ya ANE b Ng اه مُسَدَدعَنَ حى عَنَ ابن جر‎ 


16 3 


IG SAE NE AN SER BENAR ISA PAK 
SA PSA Ea EA حلاوم‎ SIB تجو‎ NENGA قلت د‎ IE JS 3 


رو 


Ga agan‏ ایا Aa PA LA PA KUN PA EA‏ لله 


Aa ea 
1567. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Ibnu Juraij berkata, telah 
menceritakan kepada saya 'Abdullah, maula Asma' dari Asma' bahwasanya dia berhenti di 
daerah Jama' pada malam hari di Muzdalifah lalu dia mendirikan shalat sejenak lalu berkata: 


"Wahai anakku, apakah bulan sudah menghilang?". Aku jawab: "Belum". Maka dia kembali 
shalat sejenak lalu berkata: "Wahai anakku, apakah bulan sudah menghilang?". Aku jawab: 


"Ya sudah". Lalu dia berkata: "Bersiap-siaplah untuk berangkat". Kami pun berangkat dan 
berjalan (bersamanya meninggalkan Muzdalifah) hingga (sampai di tempat) melempar 
jumrah. Kemudian dia kembali lalu melaksanakan shalat Shubuh di tempat tinggalnya. Aku 
bertanya: "Wahai gerangan, tidaklah aku melihat kecuali hari masih gelap (malam) ". Dia 
berkata: "Wahai anakku, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah mengizinkan bagi wanita 
yang sedang bepergian (untuk berada dalam sekedup/tandu) ". 


3 
P 


ر هيل واي لو وسح 22-220 و2ر م 
ا Angan‏ الاسم عن الاسم ALE‏ 
PETAMA 5 AN LEE SL a23‏ و Wise‏ 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada‏ .1568 
kami Sufyan telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman dia adalah Ibnu Al Qasim dari Al‏ 
Oasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Saudah radliallahu 'anha meminta izin kepada‏ 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pada malam ketika berada di Jama' (Muzdalifah) untuk‏ 
berangkat terlebih dahulu, karena dia termasuk wanita yang lambat, maka Beliau‏ 
mengizinkannya".‏ 


ا َي MANA‏ بن يرعن الاسم بن مُحَمَّدِعَنَعَابِشَدَرَضِيَ WG ENGGAN‏ 


D A. Za 


iiA DR AH DI esa 


1 
A ع‎ 


KAA CI SA oa 33 PA i sai PEPANTE EAEE 


1 
وو‎ N dls Rs -é Ma 21-34 E dav ري‎ 
NG SARAN ES ga ESA LAS kla gag رسو ل الله صل الله‎ 


1569. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Aflah 
bin Humaid dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kami 
berhenti di Muzdalifah, lalu Saudah radliallahu 'anhu meminta izin kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam untuk berangkat terlebih dahulu sebelum sesak oleh orang-orang 
yang berangkat, karena dia termasuk wanita yang lambat jalannya, dan Beliau mengijinkan. 
Maka dia bertolak sebelum manusia berdesak-desakan sedangkan kami tetap berdiam 
disana hingga pagi hari. Kemudian kami bertolak menuju jumrah bersama Beliau. Sungguh 
bagiku meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam seperti yang dilakukan 
oleh Saudah radliallahu 'anha lebih aku sukai dari apapun yang menyenangkan". 


Bab: Kapan shalat subuh di Muzdalifah 


Se عْمَارَة‎ ba NG مش‎ JAENA NA aka A KN 
KE سام صل صَلَاءبِمَرٌ‎ sae DI EA AJE KEM go SAN AÉ 
Winda AA jasa sen AENG 


1570. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, telah 
menceritakan kepada saya 'Umarah dari 'Abdur Rahman dari 'Abdullah radliallahu 'anhu 


berkata: "Tidaklah pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam shalat bukan 
pada waktunya kecuali dua shalat ini, yaitu Beliau menjama' shalat Maghrib dan 'Isya' dan 
melaksanakan shalat fajar sebelum waktunya". 


PSA EL ea Ja AN Sie ih PAN SAS‏ حر جُتَامَعَ 


4 


MEA GA s0 AE SIA TEMA AS NEH عد اله رضي‎ 


2 


GANGGA aa NAK ور يا ريخ اور‎ DEK BA ويا‎ NAN 27 ور ار ر‎ D 
NIA عك عجرو كال يولم طن‎ ASIA جوک الجر‎ AAN يهم صل‎ 
SAN AY ع‎ mata ANA رَسُولَادَ‎ 


Pata PANE SARAN هذ‎ PAN او‎ yasan PER NIAS GA Sa 5 


1 1 
2 
1s 


BELA 255 Tebe AA As MULAN 2 منينأة‎ bal أَنَأْمِي‎ 


A 


g > 2 7 
2-7 Kk NGA MING ر‎ w a 
حتى رمى مره يوم‎ IR 

- 7 


1571. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Raja' telah menceritakan kepada kami 
Isra'il dari Abu Ishaq dari 'Abdurrahman bin Yazid berkata; "Kami keluar bersama 'Abdullah 
radliallahu 'anhu menuju Makkah kemudian kami tiba di Jama', lalu dia shalat dua kali, yang 
pada masing-masing shalat itu dia mengumandangkan adzan dan iqamat serta menikmati 
makan malam diantara dua shalat itu. Lalu dia shalat Shubuh ketika fajar telah terbit. Ada 
seseorang berkata: "Fajar telah terbit" Ada yang lain berkata: "Fajar belum terbit". 
Kemudian dia ('Abdullah radliallahu 'anhu) berkata: "Sesungguhnya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Inilah dua shalat yang dimundurkan 
pelaksanaannya dari waktunya, di tempat ini, yaitu shalat Maghrib dan 'Isya', karenanya 
janganlah orang-orang tiba di Jama' (Muzdalifah) kecuali mereka shalat 'Isya' dan Shubuh 
disana, dan pada waktu ini". Kemudian dia wuguf disana hingga langit tampak kekuningan 
(pagi hari) kemudian dia berkata: "Seandainya Amiril Mu'minin bertolak sekarang (pagi hari), 
maka sesuai dengan (dia mendapatkan) sunnah". 'Abdurrahman bin Zaid berkata: "Aku tidak 
tahu apakah ucapannya itu agar 'Utsman radliallahu 'anhu bersegera atau 'Utsman 
radliallahu 'anhu bertolak dari sana senantiasa bertalbiyah hingga melempar jumrah 'Agabah 
pada hari Nahar". 


Bab: Kapan bergerak dari Muzdalifah 


دا ًا 37 E ia SANE‏ إِسْحَاقَ تَهِعْتُ عَمْرَو بى مَيَمُونِ يول شهدت عُمَرَ 
LAN IS EA BERAS‏ کین انو الا يفيضو ق PANAS, AL‏ 


کو وے Gi‏ 


Anés قَا ص قَبَلَ‎ PA Ta sale NABA Ei AAEE EE 


1572. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishaq aku mendengar 'Amru bin Maimun berkata: "Aku menyaksikan 'Umar 
radliallahu 'anhu shalat Shubuh di Jama' (Muzdalifah) lalu wuquf disana kemudian berkata: 
"Sesungguhnya orang-orang musyrik tidak bertolak hingga terbit matahari dan mereka 


berkata: "Terbitkanlah (matahari), wahai gunung Tsabir". Dan Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam kemudian menyelisih mereka maka Beliau bertolak sebelum 
matahari terbit". 


isi bab 94 broken 
Bab: Talbiyah, takbir di pagi hari pada hari nahr ketika melempar jumrah 


rG 


TEA Éil Aa AAA a A 5 Ara 
PEOWER NE PARA AA iasa Ary DIA 


1573. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dhahhak bin Mukhallad telah 
mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atho' dari Ibnu 'Abbas radliallahu "anhuma 
bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam membonceng Al Fadhal lalu Al Fadhal mengabarkan 
bahwa Beliau senantiasa bertalbiyah hingga melempar jumrah”. 


Osaka ne na‏ ادر 
ےو e‏ د لسر 


SLAIS قال‎ Sad AAS Ana IS iE á PNJ Padan 
KENA يهو سم يبي حى رَمَى‎ Lán LAN 


1574. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Wahb bin Jarir telah menceritakan kepada kami bapakku dari Yunus Al Ailiy dari Az Zuhriy 
dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Usamah bin Zaid 
radliallahu 'anhuma pernah diboncengkan oleh Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dari "Arafah 
menuju Muzdalifah lalu Beliau membonceng Al Fadhal dari Muzdalifah menuju Mina. Dia 
berkata: "Selama dalam dua perjalanan itu Beliau senantiasa bertalbiyah hingga melempar 
jumrah 'Agabah". 


Bab: Orang yang melakukan haji tamattu' yang dimulai dari umrah ke haji 


LA 


ر اکر و او ورد $ ? 2 21 T qaz Tren Aaaa‏ 2 2م 
حَدَتْمَاإِسَحَاقَبَنُمَنْصُورٍ IMEI Jd ran‏ 


7 GA 2 4 35 P Al PBFA 0 و‎ 2 24722220 
JBS BS بَقَرةأوشاةأو شر‎ Aun, AE SE 


EA SI PN GET ALS baib ya SULE 3 
257636 Tar ALA Jaga ai سيد‎ ISIS SAE عباس رضي‎ 


08734 2 2 رور و 


S SAA عَنْشْعَبََعْمْ ةمك ةو‎ SNE Sp ASASI 


1575. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 
An-Nadhar telah mengabarkan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu 


Jamrah berkata: Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma tentang muth'ah 
(hajji tamattu'), maka dia memerintahkan aku untuk melaksanakannya. Dan aku bertanya 
pula kepadanya tentang Al Hadyu (hewan gurban), maka dia berkata: 'Untuk Al Hadyu boleh 
unta, sapi atau kambing atau bersekutu dalam darahnya (kolektif dalam penyembilahannya). 
Dia berkata: "Seakan orang-orang tidak menyukainya. Kemudian aku tidur lalu aku bermimpi 
seakan ada orang yang menyeru: "Hajji mabrur dan tamattu' yang diterima". Kemudian aku 
menemui Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma lalu aku ceritakan mimpiku itu, maka dia berkata: 
"Allahu Akbar, ini sunnah Abu Al Qasim Shallallahu'alaihiwasallam". Dia berkata: Dan 
berkata, Adam, Wahb bin Jarir dan Ghundar dari Syu'bah dengan redaksi: "Umrah 
mutagabbalah (Umrah yang diterima) dan hajji mabrur". 


Bab: Mengendarai hewan kurban 


ba‏ 4م ام 2 ا Â‏ را و koz Ks 2 a‏ ر 3G‏ و 
Sai‏ أخَبِرَنَامَالِكَعَ نأي BI ae ANE‏ هرضي SALA‏ 


AS Laagi, 0 AIS EN ا‎ TA )م ع كر رك ر وڳ‎ BIAN aA - 
GIGGS SITUS SAS AL JUS LAS SITUASI eng NE ر أ ىر‎ aa اله صل‎ gang 
A 7 x A G AT 4 Pa Pp 
الثانية‎ agan ZE Jasa 


1576. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam melihat seseorang sedang menggiring untanya, maka Beliau 
berkata: "Kendarailah unta itu". Orang itu menjawab: "Unta ini untuk gurban". Maka Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam mengulangi perintahnya: "Kendarailah unta itu". Orang itu 
kembali menjawab: "Unta ini untuk gurban". Lalu Beliau berkata: "Kendarailah unta itu, 


celakalah kau!" Kalimat ini Beliau ucapkan pada ucapan Beliau yang ketiga atau kedua". 


< PA 


CUTIES 7% A ziora DA A - <i 2‏ 0 
کد تام لاغ م NA‏ کر اهاه ف ده | +ع + LA A‏ ا مه 


GÉ ANNA JUS ار‎ JELAS وسم ر ایر جلا یسو ق دة قال ار‎ ANE 


1577. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dan Syu'bah keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas 
radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melihat seseorang sedang 
menggiring untanya, maka Beliau berkata: "Kendarailah unta itu". Orang itu menjawab: 
"Unta ini untuk gurban". Maka Beliau Shallallahu'alaihiwasallam mengulangi perintahnya: 
"Kendarailah unta itu", sampai tiga kali. 


Bab: Orang yang menggiring hewan kurban bersamanya 
AKI 2.3 NG کا‎ ATMA I GA Tatu ATA NA 


PA 
و‎ 2. 


SG gang SES سلمف‎ EME ENI ASIA رضي‎ 


LAN 2 A 


Aan SA لال صل‎ ARA GI 
ghás ae ang Pap PARA KALA Sai 


Ya من گان مڪ أَهْدَى‎ nad saleh NATA PA aU: Daan ANG 
AR sag iy PEE ja 
Ba RA Ke AN ANE ANAK Io d1 A IA EAEE ah AN 


BAGI S3 PESTEN 45146 4 NANG Ka ea 


Be k 


55 KAL SA فَأ‎ ga EE eei iino 


bz 


Aah > NAN AAN AI Senai ANA 
Ba AH r Pan 
KAN ەو سا‎ Ajek SA TAI SS 

Has: en FEE GEA Yng REA gand 

kasa LA ال صل‎ 
1578. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah bahwa Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan hajji tamattu saat hajii 
wada' dengan dengan menggabungkan niat (berihram) 'umrah dan hajjinya dan Beliau 
membawa hewan gurban. Beliau menggiring hewan gurbannya dari Dzul Hulaifah lalu Beliau 
memulai berihram dengan niat 'umrah lalu berihram untuk hajji. Sedangkan orang-orang 
berhajji tamattu' bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dengan niat ihram 'umrah untuk 
pelaksanaan hajji mereka. Diantara mereka ada yang membawa hewan gurban dan ada yang 
tidak membawa hewan gurban. Ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tiba di Makkah, 
Beliau berkata, kepada orang banyak: "Barangsiapa dari kalian yang membawa hewan 
gurban maka baginya tidak halal suatu apapun yang diharamkan baginya hingga dia 
menyelesaikan seluruh manasik hajjinya dan siapa dari kalian yang tidak membawa hewan 
gurban hendaklah dia thawaf di Ka'bah Baitullah dan sa'iy antara bukit Shafaa dan Marwah 
kemudian dia memotong rambutnya lalu bertahallul. Kemudian dia berihram untuk hajji. 
Dan siapa yang tidak memiliki hewan gurban hendaklah dia shaum (puasa) selama tiga hari 
pada masa pelaksanaan hajji dan tujuh hari jika telah kembali kepada keluarganya. Sesuatu 
yang harus dilakukannya ketika tiba di Makkah adalah thawaf mencium Ar-Rukun (Al Hajar Al 
Aswad) yang thawaf nya itu dengan berjalan cepat pada tiga putaran dan berjalan biasa pada 
empat putaran lainnya, kemudian setelah menyelesaikan thawaf nya di Ka'bah Baitullah itu 
supaya dia shalat dua raka'at dibelakang magam Ibrahim, kemudian salam dan setelah 
selesai hendaklah dia menuju bukit Ash-Shafaa lalu melaksanakan sa'iy antara bukit Shafaa 


dan Marwah tujuh putaran, lalu tidak menghalalkan apa yang diharamkan baginya hingga 
menyelesaikan manasaik hajjinya dan menyembelih hewan gurban pada hari Nahar. Setelah 


itu dia bertolak menuju Makkah, lalu thawaf, maka menjadi halallah segala sesuatu yang 
sebelumnya diharamkan baginya. Maka mereka yang bergurban dan membawa hewan 
gurban melakukan seperti yang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam lakukan". Dan dari 
'Urwah bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha mengabarkannya dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam dalam pelaksanaan haji tamattu' dengan niat 'umrah dalam 
pelaksanaan hajji Beliau, maka orang-orang berhajji tamattu' bersama Beliau sebagaimana 
yang dikabarkan kepadaku oleh Salim dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam. 


Bab: Orang yang membeli hewan kurban di jalan 


Dn AE AAN JET ڪن افع‎ AAS UAN PSA 
aka sale Pa Apa san JANG NGANG A PETAEN Jae 
223 ع دعم مر‎ 80 SA 56 2 D ر 7 عم‎ 
e EEE CEPAS KS á ANEKA 


uig ga aa, KL Ae KÊN Nas gada JA Da 


Ti 


Jad Si JAH EN NG Aa IN EME sý PAN asa 


1579. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari Nafi' berkata: 'Abdullah bin "Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhum 
berkata, kepada bapaknya: "Bangkitlah karena aku tidak dapat menjamin bahwa kamu tidak 
akan dihalangi untuk thawaf di Ka'bah Baitullah". Maka dia berkata: "Kerjakanlah seperti apa 
yang telah dilakukan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam karena Allah subhanahu wata'ala 
telah berfirman: ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah"). 
Dan aku bersaksi kepada kalian bahwa aku telah mewajibkan diriku sendiri untuk 
melaksanakan 'umrah lalu aku berihram untuk 'umrah dari rumah". Dia berkata: "Tidaklah 
pelaksanaan hajji dan 'umrah itu kecuali satu". Lalu dia membeli hewan qurban di Oudaid 
lalu masuk (makkah) dan thawaf utnuk hajji dan 'umrah sejali thawaf dan tifdak bertahallul 
hingga telah selesai (tahallul) dari keduanya". 


Bab: Orang yang memberi syiar dan menganlungkan sesuatu pada hewan kurban di 
Dzul Hulaifah kemudian melakukan ihram 


NE عَنْالؤُهْرِيَ نع وَين البو‎ PAKAN KEY YA KA SAS 
6 né يِضْعَ‎ AA ai من‎ A Sasa PAS be BIA بَنِمَخْرَمََوَمَرَوَانَكَالاحْرَ‎ 
AAA GM ALE صل‎ LANANG MEI, kabantah 


at 
بالعمَرَة‎ 


1580. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az 
Zubair dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan keduanya berkata: "Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berangkat saat perjanjian Al Hudaibiyah dari Madinah bersama 
sekitar seribu orang sahabat Beliau hingga ketika sampai di Dzul Hulaifah, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mengikatnya dan menandai hewan gurban Beliau, lalu berihram 
untuk 'umrah". 


PAN G A 


AE Z A Are 22 200‏ اودر NG LLEN Si‏ ا 
ae 7‏ 
LA‏ 
£ 


هوم + ر ت م بے رر ور 2 ور ر و > za‏ 
JAE Ma BAHAN‏ آشعَرَهاو آهداهافمًَا حَرْمَعَليَهِ Psi‏ أجللة 


- 


1581. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Aflah 
dari Al Qasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Aku mengikatkan kalung pada hewan 
qurban Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dengan tanganku sendiri lalu Beliau mengikatnya, 
manandainya dan menyembelihnya. Maka apa-apa yang diharamkan setelah itu menjadi 
halal baginya". 


Bab: Menggantungkan kalung pada leher hewan kurban dan sapi 


LA 
2 Gor alae 


ANG 6 E eU UP‏ , واه LA‏ 2 ور و 
aane San‏ اللدقال BANA 2 DAH‏ مر کی رضي الله ١‏ 
# 


á x ر‎ 2 A 

iudi JA 

1582. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 

dari 'Ubaidullah berkata, telah mengabarkan kepada saya Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Hafshoh 

radliallahu 'anhu berkata; Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apa yang telah diperbuat oleh 

orang-orang itu mereka bertahallul sedangkan anda tidak?". Beliau berkata: "Aku telah 

mengikat rambutku, telah aku tandai hewan qurbanku, maka tidak halal bagiku segala 
sesuatu hingga aku menyelesaikan seluruh manasik hajji". 


و وور LA‏ 


TA? 152 AN 158 As 159,‏ 2 27659 وده IA ang DG‏ ر 
حَدتْمَاعَبَّداللَهِبّنْ یو سف SA SS‏ ابن ت SEP aa ALE NN PET‏ 
| 26 ا 2 ng‏ ع KT A‏ ر ار وہ ls‏ 1 4 > 
DELL a‏ كانَّرَسُو ل اله صل الله AE Jd Bata Ea SAH ala gan‏ 
ص 
ra A‏ 


1583. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Urwah dan dari 'Amrah binti 
'Abdurrahman bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Adalah Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam membawa hewan qurbannya dari Madinah lalu aku mengikatkan 
kalung pada hewan qurban Beliau maka Beliau tidak menjauhi sesuatu apa-apa yang harus 
diijauhi oleh orang yang berihram". 


Bab: Memberi syiar pada hewan kurban 


و 


aIL 2 az & 0 < A EA GA 4 
BEBAN YG عَنَعَايِشَهُرَ‎ ma حمَيدِعَنَ‎ Sr pa 
- bad - Z 


ra ra 
LA A 
ر ر‎ EE 


AWAN AAN NGANG AS elo sa E AN صل‎ AN AR 
5 م‎ 7 


Pat‏ ر Z {22a‏ 1ح او 


1584. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Aflah bin Humaid dari Al Qasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Aku 
mengikatkan kalung pada hewan gurban Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, lalu Beliau 
menandainya dan mengikatnya atau aku mengikatnya kemudian Beliau mengirim hewan 
gurbannya itu ke Baitullah dan Beliau tinggal di Madinah. Maka apa-apa yang diharamkan 
bagi Beliau setelah itu menjadi halal baginya". 


Bab: Orang yang memasang kalung dengan tangannya 


2 A 4 ر‎ 

ر يي مو لات و وو و عاج gaa Ne NG‏ 25 ع 2- و 27 2 .2 NAN a‏ 
KE SS‏ بن يو سف أ AE‏ امالك عَن AE‏ ي جکر KÉ EP PE‏ 
KA‏ اله حم ااا اہ ادى PE LA Kekar‏ ا اعد الله ی > 2 5 
Agya as‏ خبرته AAA BN‏ كتب إلى jingga‏ ی KEL‏ للوبن ké‏ 


P Ls 


NGONG 


A رو‎ on 2. یں ت و‎ PA - 2 دام‎ {Zsa NG? > ر ود‎ | AP IG 2 
عَمَرَة‎ MEI gd الْحَا - حى‎ IE AE rage EA BI a AA رَضِي‎ 


- 7 4 7 ر مه‎ La 2 e PA ۹ | UI Aa 2 2 ا‎ 
ea oa aa GADA NGÊS UI AE JBS a jan 


P 


ra 
ra 
< م ر و" - و‎ G 


ر BANI‏ عمسي gA A ANALIA‏ ر“ 21-4% an‏ و رده يي Non‏ 15 م 2 وم NA‏ مار 0 


2 4 


LA 
GIA تحر‎ NA b aka SEA bo 
.. a 7 1 


1585. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar bin 'Amru bin Hazm dari 'Amrah binti 'Abdurrahman 
bahwasanya dia mengabarkan bahwa Ziyad bin Abu Sufyan menulis surat kepada 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Barangsiapa 
yang membawa hewan qurban maka haram baginya sebagaimana diharamkan terhadap 
orang yang berhajji hingga dia menyembelih hewan qurbannya". 'Amrah berkata; Maka dia 
('Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Bukan begitu halnya sebagaimana yang dikatakan Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhu. Sungguh aku telah mengikatkan kalung (sebagai tanda) pada hewan 
qurban Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dengan tanganku sendiri lalu Rasulullah 
Shallallahu' alaihi wasallam mengikatnya dengan tangan Beliau lalu mengirimnya bersama 
bapakku. Dan tidak menjadi diharamkan bagi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sesuatu 
yang Allah halalkan hingga hewan qurbannya disembelih". 


Bab: Memasang kalung pada kambing 


0 g “5 


LÊNGA ENGGEH ال‎ Eye AN Ep ên NG بو عي‎ Trend 
Kian al Ia 


1586. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Al 
A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Suatu kali Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mempersembahkan hewan gurbannya berupa seekor kambing". 


rg 


a jina ESA اح‎ PA وال 2 انِحَدَتْمَاعَبَدُ‎ AJA 


Z 


NA sa SEN An sala Par لل‎ Jen SES SALA 


1587. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aku telah mengikatkan kalung 
(sebagai tanda) pada hewan gurban Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu Beliau mengikat 
kambingnya kemudian tingal bersama keluarganya secara halal". 


A 


E اه کا اید‎ PARA SAE ال مان جد دتا ا‎ SINGA 
NI 9 


2 ر‎ 5< A - 7 


ANANG SNS كد‎ IA ضِي الله‎ 5a yên PANAT AÉ iai k NA 


A 


41 


> م‎ A WA Pa a. 5 4 

WEE lee HA a 
1588. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad telah menceritakan kepada kami Manshur bin Al Mu'tamir. Dan telah diriwayatkan 
pula, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Aku telah mengikatkan kalung (sebagai tanda) pada kambing (hewan gurban) milik Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam lalu Beliau mengirimnya kemudian Beliau tinggal (bersama 
keluarganya) secara halal". 


9 


GENG ENG GE عَنَمَسَرُوقٍعَنَعَايسَةٌ رَضِيَ ال‎ Pepe PISA ا‎ 


IA‏ عليه وسم كني FANS‏ م 

1589. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 

Zakariya' dari 'Amir dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aku telah 

mengikatkan kalung (sebagai tanda) pada hewan qurban milik Nabi 

Shallallahu'alaihiwasallam, yang dia maksud adalah hewan qalaid (hewan yang ditandai 
sebagai hewan hadyu), sebelum Beliau berihram". 


Bab: Kalung dari kain wool 


WAN Gg Sma badi Aa As aa PE دا مود‎ 
PE LN PA SE (RAK, 


1590. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin "Ali telah menceritakan kepada kami 
Mu'adz bin Mui'adz telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Al Qasim dari Ummul 
Mu'minin radliallahu 'anha berkata: "Aku telah mengalungkan (pada hewan gurban) dengan 
kalung terbuat dari benang wol yang ada padaku". 


Bab: Mengalungkan sandal 


EMS NA عَنيَحْيَى‎ jan tê EME AAA EA MAA SAS 


NG NA ASI, SAMA GAN GENE هرضي‎ Peka Se 


A a hak 


Goy 


P 


ía S ci É یحی‎ -212 SORA SARA CA al SS MEN نْقَهَاتَابَعَهُمُحَمَّد‎ 


para Nego E 


1591. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, dia adalah Ibnu Salam telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdul A'laa bin 'Abdul A'laa dari Ma'mar dari Yahya bin Abu 
Katsir dari 'Ikrimah dari Abu Hurairah  radliallahu 'anhu bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam melihat seseorang sedang menggiring untanya, maka Beliau 
berkata: "Kendarailah unta itu". Orang itu menjawab: "Unta ini untuk qurban". Maka Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam mengulangi perintahnya: "Kendarailah unta itu". Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: "Aku melihat kemudian orang itu mengendarai untanya berjalan 
disamping kiri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sedangkan sandalnya digantungnya pada 
lehernya". Hadits ini dikuatkan pula oleh Muhammad bin Basysyar telah menceritakan 
kepada kami 'Utsman bin 'Umar telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Al Mubarak dari 
Yahya dari 'Ikrimah dari Abu Hurairah  radliallahu 'anhu bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam. 


Bab: Memasang kain pada punggung hewan kurban 


akt‏ ر ر کے 312 اه 0 4 7 و وم عَنّعَبَّدِ 
aan SAS‏ حَدئتا فيان عن ابن آي نجي PA AN é SELARI‏ 


U io Eó Sá ala 54 At DA A53 AGS AN 


1592. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari 'Abdurrahman bin Abu Laila dari 'Ali radliallahu "anhu 
berkata: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan aku agar menshadagahkan 
pelana unta yang aku sembelih sebagai gurban dan juga kulitnya". 


Bab: Orang yang membeli hadyu di jalan dan memasangkan kalung pada leher 
hewan kurban 


NGA 


Ham AN as‏ الو وله د 


رام ورم 


GRI gan AAN Ya tê ahi 
sn APN BA ري‎ KAA a اعت ا الع عام‎ 


P 


ARA 


Sa عت‎ Aá J srs 1 َد‎ NGA gadah 33 3 ss 
SENG NANG NE NGA palas NG) Sen TEs 


KL pes, حى كَدِمَقَطَافَ‎ 55 e Sai Dad 


Z 


IM 


DP SINI IIA FAN Pi na Ba es َم يز‎ 
dn Ne MENGA) aks PAN A 


1593. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' berkata, 
Bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma hendak melaksanakan hajji pada tahun hajinya Kauk 
Al Haruriyyah pada zaman kekuasaan Ibnu Az Zubair radliallahu 'anhuma lalu dikatakan 
kepadanya: "Seungguhnya telah terjadi peperangan di tengah manusia dan aku khawatir 
mereka akan menghalangimu". Maka dia berkata, ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan 
yang baik pada diri Rasulullah"). Maka aku akan melakukan sebagaimana Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam telah melakukannya dan sungguh aku bersaksi kepada kalian 
bahwa aku sudah mewajibkan (meniatkan) diriku untuk 'umrah":. Kemudian ketika dia tiba 
di Al Baida' (padang sahara) dia berkata: "Tidaklah pelaksanaan hajji dan 'umrah itu kecuali 
satu dan aku bersaksi kepada kalian bahwa aku telah menggabungkan hajji dan 'umrahku 
dan aku membawa hewan gurban yang aku beli dan telah aku ikat dan tandai. Maka dia ber 
thawaf di Ka'bah Baitullah dan sa'iy di bukit Ash-Shafaa dan tidak lebih dari itu, tidak 
bertahallul dari sesuatu yang diharamkan hingga hari Nahar. Maka pada hari Nahar itu dia 
mencukur rambutnya lalu menyembelih hewan gurbannya dan dia memandang telah 
menyelesaikan thawaf hajji dan 'umrahnya cukup dengan thawaf nya yang pertama, 
kemudian dia berkata: "Begitulah apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 


" 


Bab: Seorang lelaki menyembelihkan sapi untuk para isterinya tanpa permintaan 
dari mereka 

Lå La na Narsis SAE dn ESL LEAN AP YU ANG 
falei oiia saie VAV 9 DEA PGRI JAE aa 


Gb a11 


SE mean aka yaa PA MANA OMES o 
PRA Fh لتَحُر‎ AN Pat Jaa Insta وَسَعَىبَيْنَالصَّفَاوَالْمَوَوَ‎ 


NN NAN mus قد رنه‎ IBAN NE ala gala MAN ANA APA 
ngis 


1594. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah binti 'Abdurrahman berkata; Aku mendengar 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada 
lima hari terakhir bulan Dzul Oa'dah yang tujuan kami tidak lain kecuali untuk menunaikan 
hajji. Ketika kami sudah dekat dengan kota Makkah, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
memerintahkan: "Barangsiapa yang tidak membawa Hadyu (hewan gurban) apabila telah 
thawaf di Ka'bah Baitullah dan sa'iy di bukit Shafaa dan Marwah hendaklah dia bertahallul". 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Ketika hari Nahar kami dikirimi daging sapi lalu aku 
bertanya: "Apa ini?. Dia menjawab: "Ini kurban Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam atas 
nama isteri-isteri Beliau". Yahya berkata, Lalu aku ceritakan kepada Al Qasim, maka dia 
berkata: "Dia menyampaikan hadis kepadamu secara langsung?". 


Bab: Menyembelih hewan di tempat penyembelihan Nabi Shallallahu 'alaihi wa 
Sallam di Mina 


LAI 2 


KUS; Sep sat BAE حَدَنَا‎ JI SU بَنْإِبَرَ اهم تمع‎ i حَدَتْنَاإِسَحَاقٌ‎ 


NGE‏ نكر ف PAN‏ رسو ل اله صل asel‏ سدم 


1595. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia mendengar Khalid bin Al Harits 
telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' bahwa 'Abdullah radliallahu 
'anhu menyembelih hewan gurban pada tempat penyembelihannya". Berkata, 'Ubaidullah: 
Yaitu tempat penyembelihan hewan gurban Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. 


PAKE 


5 


De KN Beni A AA SNG HAN gan HS 
AAA AES An A La. A2 
kaka pal Dog pia به‎ JEN JAN آ خر‎ jaga asha كا ينث‎ at 

gaai; T 


1596. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Anas bin 'Iyadh telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' bahwa 
Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma mengirim hewan gurbannya dari Jama' pada akhir malam 
hingga dibawa masuk pada tempat penyembelihan hewan qurban Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, bersama para jama'ah hajji yang terdiri dari orang-orang merdeka 
dan para budak". 


Bab: Orang yang menyembelih hewan kurban dengan tangannya 


PEKA INA گر‎ RESTARE 1 لكر نار‎ APASIA 
ea AA Ka بِالْمَدِيئَةٍ‎ ea KA Genoa at 2 ANEA 


1597. Telah menceritakan kepada kami Sahal bin Bakar telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ayyub dari Abu Oalabah dari Anas lalu menyebutkan hadits, katanya: "Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam menyembelih tujuh ekor unta dengan tangannya sendiri dalam 
keadaan berdiri dan di Madinah Beliau bergurban dua ekor kambing yang gemuk dan 
bertanduk pendek. 


Bab: Menyembelih unta dengan terikat 


BA 


Pn 5 7 و‎ 5) dy. ر ر‎ 
LD Teng عبد‎ KW SS 
عله‎ PAN AAA 


IM 


AL AU SA Hr AT قَدَأْمَاحَ‎ KASAN LEAN رضي‎ 
lobak la ANA 


1598. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' dari Yunus dari Ziyad bin Jubair berkata: Aku melihat Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhu mendatangi seseorang yang tengah membaringkan unta yang akan 
disembelihnya lalu berkata: "Jadikanlah dia dalam keadaan berdiri dan terikat sebagai 
sunnah Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam". Dan berkata, Syu'bah dari Yunus telah 
mengabarkan kepada saya Ziyad. 


Bab: Menyembelih hewan kurban dengan berdiri 


DANA Heran SA BA AAA خا كر‎ 


ran ara 


SAK Bni AR Bilgi gan) GA 514 iy asah, sin kasad ANA 


grr 


\ sd AJ AU, BAN KE ala at SJSN 
WA ES Kena RS Un ea aa aa عله‎ DIA 553 


1599. Telah menceritakan kepada kami Sahal bin Bakar telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ayyub dari Abu Oalabah dari Anas radliallahu "anhu berkata; Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan shalat Zhuhur di Madinah empat raka'at dan shalat 
'Ashar di Dzu Hulaifah dua raka'at lalu Beliau bermalam disana. Ketika pagi harinya Beliau 
mengendarai tunggangannya lalu Beliau membaca tahlil (Laa ilaaha illallah) dan tasbih 
(Subhaanallah). Ketika sampai di Al Baida' (padang sahara) Beliau membaca tahlil dan tasbih 
(dengan suara keras) bersama-sama. Dan ketika memasuki kota Makkah Beliau 
memerintahkan mereka agar bertahallul dan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menyembelih 
tujuh ekor unta dengan tangannya sendiri dalam keadaan berdiri, dan di Madinah Beliau 
bergurban dua ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. 


BANG AH SAN | ِابَدعَ أن بنِمَالِكِوضِي‎ EN دنا كر‎ 
SEE AE a garan iA iy asah sa kasak ANA 


A 14 


jalada, NG) رَاحِلَتَهُحَتَّى‎ S ر‎ PSA ISA SERA 

a 93 ah 
1600. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il 
dari Ayyub dari Abu Oalabah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan shalat Zhuhur di Madinah empat raka'at dan shalat 
'Ashar di Dzu Hulaifah dua raka'at. Dan dari Ayyub dari seseorang dari Anas radliallahu 
'anhu: Kemudian Beliau bermalam sampai pagi lalu shalat Shubuh, lalu mengendarai 


tunggangannya hingga sampai di Al Baida', Beliau berihram untuk 'umrah sekaligus hajinya 
(menggabungkannya) ". 


Bab: Penjagal tidak diberi bagian dari hadyu 
خی ائ نای کیج عمجاو نبد الخ باي‎ 146, GAS KAS بن‎ EN NA 


BEA AN ES Tya NILAI MEA رضي‎ Dan AA 
e AAA Bii ida 


LA 
- 


PANG Sini el ag At DIA AI KEL َنَعَل رضي‎ II GA NS 
G3 Se LAN 3 

1601. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari 
'Abdurrahman bin Abu Laila dari 'Ali radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutusku, lalu aku sampai pada hewan qurbanku, maka beliau memerintahkan 
aku, kemudian aku membagi-bagikan daging qurban tersebut. Kemudian Beliau 
memerintahkanku pula agar membagikan pelana unta qurban dan juga kulitnya". Sufyan 
berkata; dan telah menceritakan kepada saya 'Abdul Karim dari Mujahid dari 'Abdurrahman 
bin Abu Laila dari 'Ali radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkanku agar aku berada (menyaksikan hewan qurbannya) dan membagi-bagikan 


qurban namun aku tidak boleh memberikan apapun dari hewan qurban itu kepada tukang 
jagalnya". 


Bab: Sedekah dengan kulit hewan kurban 


او 


TAS AA PE Sis 
BIAK DENENG USA WA al si IE KE AE مُجَاهِدًا‎ 
DARI KE A NAH pn عل‎ AOA da a 

kak 


SAN PN a KAB 1 AH 


1602. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya Al Hasan bin Muslim dan 'Abdul 
Karim Al Jazariy bahwa Mujahid telah mengabarkan kepada keduanya bahwa 'Abdurrahman 
bin Abu Laila mengabarkan kepadanya bahwa 'Ali radliallahu "anhu mengabarkan kepadanya 
bahwa: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kepadanya agar dia berada 
(menyaksikan hewan gurbannya) dan membagi-bagikan gurban semuanya dari dagingnya, 
kulitnya dan pelananya dan agar tidak memberikan apapun dari hewan gurban itu kepada 
tukang jagalnya". 


Bab: Sedekah dengan kain pelana hewan kurban 


rg 


KN UYA SAS يفول‎ NE MA LAS an D کا‎ 


و 


AI Ya ني بحو‎ AGEN Ta ya DI LAN SN JL رَضِيَ‎ 
aa a Aa A Gan A 


1603. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sayf 
bin Abu Sulaiman berkata; Aku mendengar Mujahid berkata; telah menceritakan kepada 
saya Ibnu Abu Laila bahwa 'Ali radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya, katanya: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bergurban dengan seratus unta lalu Beliau memerintahkanku 
tentang daging-dagingnya, maka aku membagi-bagikannya, kemudian memerintahkanku 
tentang pelana-pelananya maka aku membagi-bagikannya kemudian memerintahkan aku 
tentang kulit-kulitnya maka aku membagi-bagikannya". 


Bab: Firman Allah "Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim 
di tempat Baitullah (dengan mengatakan): "Janganlah kamu memperserikatkan 
sesuatupun.." 


KA AE SEA AA MAN aa‏ الما ول 
BR Ana KENA,‏ 63 می 3 RE IE SANG AL‏ سكم قال كوا 
VE na, SIT SSB SSI 8453‏ 


1604. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ibnu Juraij telah menceritakan kepada kami 'Atho' dia mendengar Jabir bin "Abdullah 
radliallahu 'anhu berkata: "Kami tidak memakan daging dari hewan gurban kami melebihi 
tiga hari Mina (Tasyrig) kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan 
kepada kami, sabda Beliau: "Makanlah dan sisakanlah sebagai bekal kalian?". Aku bertanya 
kepada 'Atho': "Apakah Beliau berkata: "Hingga kita tiba di Madinah?". Dia menjawab: 
"Tidak". 


BLOG gak AE LS TEA ASI at SAS 


Z - 
A 


Yosi pe ga b sat د‎ BISU AAL لحر‎ BPN 3 Sa 


P 


2 077 


- مه‎ 2 < g Cat 3 7 “5 DE لت‎ ER 0 
يكن مَعَُهَدَيإدًا‎ AI LEAN ال صل‎ rani SNI 5 


P 


Ne 


رو 
أ 2 


TANG A Ko 2X 2G Lt 1 AG 222A% ر‎ 24 DA KRA >01 


A 
Ar 


AZRA Sa cI 7 -î 42427 < در‎ NG رةه 21244 و رھ وور‎ Pan 
LA 2 
مم‎ - 
Sera 


1605. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhalad telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya berkata, telah 
menceritakan kepada saya 'Amrah berkata; Aku mendengar 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada lima hari terakhir 
bulan Dzul Qa'dah yang tujuan kami tidak lain kecuali untuk menunaikan haji. Hingga ketika 
kami sudah dekat dengan kota Makkah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan: "Barangsiapa yang tidak membawa Hadyu (hewan qurban) apabila telah 
thawaf di Ka'bah Baitullah hendaklah dia bertahallul". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Ketika hari Nahar kami dikirimi daging sapi lalu aku bertanya: "Apa ini?. Dijawab: "Ini 
kurban Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam atas nama isteri-isteri Beliau". Yahya berkata: 
Lalu aku ceritakan hadits ini kepada Al Oasim, maka dia berkata: "Dia menyampaikan hadis 
kepadamu secara langsung?". 


Bab: Menyembelih sebelum mencukur rambut 


2 
32. 


Pd A PA Pa 
GE NA KM LL NN LA TA LAI كياج ب هوأ‎ L AANS A PA GARA 


a d 


4 A 4 


P E E ENE 
ي ول دي ا‎ 


1 


کا ا ي 


1606. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab telah 
menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Manshur bin Zadzan 
dari 'Atho' dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
ditanya tentang mencukur rambut sebelum menyembelih hewan gurban dan pertanyaan 
yang sejenis itu". Maka Beliau bersabda: Tidak apa, tidak dosa". 


- 2 - مس‎ 2 - i 
DA PEN GL م ود 2 وام‎ KA و‎ ANN.» 7 وچو ر‎ a م 2222م وو‎ 


TES TANG EEE اور کر‎ ٣ aaf و(‎ 
& PAN NU ANE ANIS Sala JASA Jo ml Ja SBS 
و دسم‎ c E ا‎ a 


KA ا‎ NÂ MS 4 tas 2121 AO LK NS DA TANG 
SERANGAN صل‎ AN ELSA اين عباس رضي‎ EA 


“5 - 5 و 4 و‎ h A 8 Ain کر‎ SARA a 
Ci LN SULE IA AAA a 23 


7 

هو و KA‏ ور و LA‏ و و 2 78 اور ور 2 Ms‏ ر اموس و رر ALl MX‏ 
ابن خت Pe‏ ان عباس رضي الله عنما عن لني صل MIS sa AAN‏ 

بن حنم عن عير بن جبير عن ابن باس رصي عن tp‏ يدو وَقال 
Z <‏ 4 ر ra‏ 041 

م و و رو او رجور و و ang‏ 22223% واا سار او رر 
aa‏ عَطاءِ عن جَابر رَضى IP LEAN‏ الله aa‏ 

sa 1 4 Z pd 7 2 


1607. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah mengabarkan kepada kami 
Abu Bakar dari 'Abdul 'Aziz bin Rufai' dari 'Atho' dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: Ada 
seorang laki-laki berkata, kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Aku berziarah (ke Ka'bah 
untuk thawaf) sebelum aku melempar jumrah?". Beliau bersabda: "Tidak dosa". Orang itu 
berkata, lagi: "Aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih hewan gurban?". Beliau 
bersabda: "Tidak dosa". Orang itu berkata, lagi: "Aku menyembelih hewan gurban sebelum 
aku melempar jumrah?". Beliau bersabda: "Tidak dosa". Dan berkata, 'Abdur Rahim Ar-Raziy 
dari Ibnu Khutsaim telah mengabarkan kepada saya 'Atho' dari Ibnu "Abbas radliallahu 
'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan berkata, Al Qosim bin Yahya telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Khutsaim dari 'Atha dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, Dan berkata, 'Affan, (Abu "Abdullah Al Bukhariy berkata,): "Aku mengira", 
dia mendapatkan kabar dari Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Khutsaim dari 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 
Dan berkata, Hammad dari Qais bin Sa'ad dan 'Abbad bin Manshur dari 'Atho' dari Jabir 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


agaia ALA 008‏ 158 ر م x‏ 78 م ر وام a gr‏ ي اوو 
pe ai Me EME SAS PENA SAS FAN JASA SS‏ الله 


77 
aae eNA‏ قال EA REA‏ فقا للا حَرَ ج قال ANN IEEE‏ 
ر 


d -Jó 


1608. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul A'laa telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, kata orang 
itu: "Aku melempar jumrah setelah sore". Beliau bersabda: "Tidak dosa". Orang itu berkata, 
lagi: "Aku mencukur rambut sebelum menyembelih hewan qurban". Beliau bersabda: "Tidak 
dosa". 


- 7 p p 7 
ا ر‎ A و‎ E و‎ r 22 2 وور ووه‎ 2 ee 4, رار‎ 2x8 
2 A 24 7 z 2 و‎ A g 2 PA 9 + - و‎ Z ZA ۶ 

Z4 AAE KAN‏ رَسول الله | gala ga SAN‏ هو LAMA Naskah‏ = تَعَمْقَالَيِمَا 
NA‏ وو Pd PA 4 55 - 5 5 7 Ji‏ ت A P 1 Z‏ 2 
AE SE si‏ بِإِهْلالٍ ga JAAN‏ صل اللَمُعَكَيَهوَسَلَمْ sedhah GAN EA 3 JB‏ 

g 7 20 
P 


- 
oss A 
a 


A A 22 < ?2 A 0 < Z 2 و‎ AA 2 z4 
5 EA ew 7 Pan - 2 A Lag WE yet 2 KA ادر‎ A ag 7 NS ل‎ 2 
به‎ ESAI IE ca فقلت ر‎ ya ad asi ANE AES 


8 A SAN TA Te MATAR ETLAn A A. s 4 
d) KAL AGAN خد ب کاب‎ uni Sua خِلاقَة عَمَرَرَضِيَ‎ AS GN 


A 


2 
PA رع‎ 


GT SI AL SA gen a ae اله صل‎ a 
Ajon 


rai 


1609. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan berkata, telah mengabarkan kepada saya 
bapakku dari Syu'bah dari Oais bin Muslim dari Thorig bin Syihab dari Abu Musa radliallahu 
'anhu berkata: "Aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika Beliau berada di 
Bathha', lalu Beliau berkata: "Apakah kamu sudah berniat (berihram) untuk haji?". Aku 
jawab: "Ya, sudah". Beliau bertanya lagi: "Bagaimana cara kamu berihram?". Aku jawab: 
"Aku berihram dengan bertalbiyah (berniat memulai haji) sebagaimana Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berihram". Maka Beliau berkata: "Kamu sudah berbuat dengan baik, maka 
berangkatlah dan thawaflah di Ka'bah Baitullah dan sa'iy antara bukit Shafaa dan Marwah". 
Kemudian aku menemui seorang wanita dari Banu Oais lalu dia mencari kutu kepalaku. 
Kemudian aku berihram untuk haji. Setelah itu aku selalu memberi fatwa kepada orang 
tentang manasik ini hingga masa khilafah 'Umar radliallahu "anhu yang aku menceritakan 
kepadanya, maka dia berkata: "Jika kita mengambil pelajaran dari Kitab Allah maka Dia 
memerintahkan kita untuk menyempurnakannya dan apabila kita mengambil sunnah 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
tidak bertahallul hingga Al Hadyu samapai pada tempat penyembelihannya". 


Bab: Orang yang mengikat rambutnya saat ihram dan mencukur 


HA Z 
7, 
4 PAnR A ey 


07 2 3G ا‎ SPAN کے‎ As L aS 0 4 
GEN ننم‎ KEN RAGA MANA SS 


rd 


1610. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Hafsoh radliallahu 'anhum bahwa dia berkata: "Wahai 
Rasulullah, apa yang telah diperbuat oleh orang-orang itu, mereka bertahallul sedangkan 
anda tidak bertahallul dari 'umrah anda?". Beliau berkata: "Aku telah mengikat rambutku 
dan telah aku tandai hewan gurbanku, maka aku tidak bertahallul hingga aku menyembelih 
hewan qurban". 


Bab: Mencukur dan memendekkan saat tahallul 


BTA GL رضي‎ MEA بي رة قال کا‎ Pe EA A 
A لاي ر امور‎ 
ود في حَجَّتِه‎ Í الله‎ Jae ANI رَسُو‎ 
1611. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib bin Abu Hamzah, Nafi' berkata; Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma pernah berkata: 


"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mencukur rambut pada pelaksanaan haji Beliau". 


4 2 
سو 9د | 


A‏ 0 ا يها انو سو لاله 
۹ ا )م P ATID‏ م APN ML‏ 
صل Genah agi NANG a sa AN‏ او A SA‏ الال STAN‏ 


Z 26 A - 2a? مور ل‎ ia ب‎ 2a? A 5 2 
اق ر حم الله‎ NG ANISA 425652 pakah Mai 
ين‎ PERANG NGING كاف‎ Lu AE anaha) 
1612. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya". Orang- 
orang berkata: "Dan juga bagi orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya, wahai 
Rasulullah?". Beliau tetap berkata: "Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur 
rambutnya". Orang-orang berkata, lagi: "Dan juga bagi orang-orang yang hanya 
memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah?". Beliau baru bersabda: "Ya, juga bagi orang- 
orang yang hanya memendekkan rambutnya". Dan Al Laits berkata, telah menceritakan 
kepada saya (Nafi'), katanya: Beliau shallallahu 'alaihi wasallambersabda: "Allah merahmati 
orang-orang yang mencukur rambutnya", sekali atau dua kali. Dia berkata,, dan berkata, 
'Ubaidullah telah menceritakan kepada saya Nafi; dan Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallamberkata, pada ucapan yang keempat: "Dan bagi orang-orang yang hanya 
memendekkan rambutnya". 


A A 
ha 2 عر‎ rs Zaha AN AKI ya A ALA 2 AM Asa 
عع نّأبي زرَعَُعَنَأبي‎ Lea 38 Uno an بن الو ليد‎ AE SS 


در مم AG‏ 7| 0 ف ا MG MAT KERA Ga aa‏ ار س 
IBI SALA PIR PA‏ رسو a Al GL a‏ للمحَلقين‌قالواول Re PA‏ 
AG HA‏ و A?‏ رس رر A‏ 2 وس ع ا سام PE‏ 2 وس 
patah ilai ga NANGI‏ يىقاها ia paka JÉÉÉ‏ 


1613. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fudhail telah menceritakan kepada kami 'Umarah bin Al Oa'ga' dari Abu 
Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya". Orang-orang 
berkata: "Dan juga bagi orang-orang yang hanya memendekkan rambutnya?". Beliau tetap 
berkata: "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya". Beliau 
mengucapkannya hingga tiga kali, baru kemudian bersabda: Dan juga orang-orang yang 
hanya memendekkan rambutnya". 


212 USA PAT 7اخ‎ LA 252 کے ور د‎ NG م ورده م‎ AA مه‎ Pap 
A 


A 4 27 0 P PAN 4 
ار < ا ر‎ AA وو‎ LG -2 س‎ 
5 من أْصَحَابِهِوَ فصر‎ aka b و‎ aka pan ANN Jo a) 


1614. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' telah 
menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar 
radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mencukur rambut (pada 
pelaksanaan haji Beliau) dan sebagian dari para sahabat Beliau dan diantara mereka ada juga 
yang hanya memendekkan rambutnya".". 


Se و ول‎ > 2 No > afz 22 2 Ns Z جو م > 2 ورم‎ 


و 


oie a sak EN pe AN نرسو ل‎ ga NGGEN 


1615. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Al Hasan bin Muslim 
dari Thowus dari Ibnu 'Abbas dari Mu'awiyah radliallahu 'anhu berkata: "Aku memotong 
rambut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan menggunakan ujung pedang yang 
panjang". 


Bab: Orang yang melaksanakan haji tamattu' memendekkan rambutnya setelah 
melaksanakan umrah 


ر يم دس و 0 ر ص ر ر 2 Not‏ ر Any‏ 

MEA gak PA KANANG KANA BAE AK SHS K3 ME ta 
و‎ 2 A - (sn 2 AN سام‎ NAGA ZA و وم‎ Ir) 

EKA NAN ع اا‎ ae Pa 

وَيِالصّفَاوَالْمَروَةِعُيَحِلُواوَيَحَلِقُواأَوْ Ink‏ 7 ُو 


1616. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar' telah menceritakan 
kepada kami Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah telah 
mengabarkan kepada saya Kuraib dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam tiba di Makkah Beliau memerintahkan para sahabat Beliau agar 
thawaf di Ka'bah Baitullah dan sa'iy di bulkit Shafaa dan Marwah kemudian agar mereka 
bertahallul lalu mencukur rambut mereka atau memendekkannya". 


Bab: Ziarah pada hari nahr 


14 


EA Ss - 2 WANG‏ اله عن كاف PEN‏ رَضِيَ ASI WE‏ طَوَاة 


GN 


AAS راق‎ 2233 FAN يَعْنِي و‎ AAA 5 
1617. Dan telah berkata, kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia melaksanakan 
thawaf satu kali saja kemudian gailulah (tidur sebentar di siang hari) kemudian mendatangi 
Mina pada hari Nahar". Hadits ini dimarfu'kan oleh 'Abdur Razag, telah mengabarkan kepada 
kami 'Ubaidullah. 


A كم‎ ; áis اتڪن‎ AH Tatu ےار ور‎ 


ARA 


A MEF DGA ja La بجا لي‎ SEN AE 

Ai Si 2 A 22 ب‎ a AG LA, 21 
Ai PERAE Sia aja Na BARAH slah DIAN tas bi 
ANGGÉ جواو دگ‎ SAN SA يَوَ‎ LANANG AI ME A MAK 
MATA EL 00 ود‎ > Pera 
FANS Aa 
1618. Telah menceritakan kepada kami Yahya bun Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj berkata, telah menceritakan kepada saya Abu 


Salamah bin 'Abdurrahman bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kami pergi 
menunaikan haji bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu kami bertolak pada hari 


Nahar (untuk thawaf ifadhah)). Kemudian Shafiyyah mengalami haidh. Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ingin mendatanginya sebagaimana seorang suami mendatangi isterinya, 
maka aku katakan: "Wahai Rasulullah, dia sedang mengalami haidh". Lalu Beliau berkata: 
"Dia telah menyusahkan kita!" Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, dia telah ikut 
bertolak pada hari Nahar (untuk thawaf) ". Maka Beliau berkata: "Keluarlah kalian". Dan 
disebutkan dari Al Qasim dan 'Urwah dan Al Aswad dari "Aisyah radliallahu 'anha: "Shafiyyah 
ikut bertolak (thawaf ifadhah) pada hari Nahar". 


Bab: Jika melempar setelah waktu sore, atau mencukur rambut sebelum 
menyembelih hewan dalam keadaan lupa atau tidak tahu 


KAL رضي‎ AE Aa iri ga PENS Lab AH ga PA SAS 
EU ASA EL SALAH 


1619. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang menyembelih 
hewan gurban, mencukur rambut dan melempar jumrah antara mendahului atau 
mengakhirkan amal amal tersebut satu sama lain. Beliau menjawab: "Tidak dosa". 


CAN مَدَعَنَ ابْنِعَبَّاسِرَضِيَ‎ Ke PA AN a us 76 SHAE 
LL IE Ja les SEA Sama PEN يۇ‎ ND akasa Ar, TN AAA JAN قا‎ 


Ata. 


d ANISA As NG sE AN دَبَحَقَالَاذْبَحَوَ‎ 131 3:8 


1620. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya pada hari Nahar di 
Mina, Beliau menjawab: "Tidak dosa". Ada seorang yang bertanya: "Aku mencukur rambut 
sebelum aku menyembelih hewan gurban?". Beliau menjawab: "Sembelihlah dan tidak 
dosa". Dan ada yang bertanya: "Aku melempar jumrah setelah sore". Beliau menjawab: 
"Tidak dosa". 


Bab: Memberi fatwa di atas kendaraan saat di jumrah 


SERA طَلْحَدَعَنْعَبْدِ‎ ea 5 Na AE ANY 
Lik AH SA IA JUS عمجمو‎ NG aé قف‎ gala AA 


>Z WE, برو‎ 
A. 


BE NI EN ES AAS : دعا حزما‎ ANA KANG 
افولا ڪر ج‎ NA banda 


1621. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Isa bin Tholhah dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam ketika sedang wuguf pada saat haji Wada' orang-orang pada 
bertanya kepada Beliau. Berkata, seorang laki-laki: "Aku belum mengerti sehingga aku 
mencukur rambut sebelum aku menyembelih hewan gurban?". Beliau menjawab: 
"Sembelihlah dan tidak dosa". Lalu datang orang lain, seraya berkata: "Aku belum mengerti 
sehingga aku menyembelih gurban sebelum aku melempar jumrah". Beliau menjawab: 
"Melemparlah dan tidak dosa". Dan tidaklah Beliau ditanya pada hari itu tentang sesuatu 
apakah didahulukan atau diakhirkan melainkan Beliau selalau berkata: "Lakukanlah dan tidak 
dosa". 


ae aa 9. 


2 2 - 576 24 ELP ده و ررم‎ 159 kaki, | 2 ور 2ر‎ SA -1745 
A Pa a Pa 2 Z 
و‎ A م2‎ AL 21244 Yag $ 5 LATAR ر مر وو را‎ A و‎ 22,2% sl 
A A 


TE Ng TIE SE وور‎ az fa Qax si 
كذاقبّل‎ La NS J EGES كنت أْحَْسِ ب أن كذاقبّل‎ E Sa النَحْرِ‎ 


7 
Y SIB Aa صل‎ LISA SANA SAN SAS 
27 - 
0 - 
a مهارم‎ TANGAN MANGA 2 عر‎ NGA TAANA ديرم‎ 25 aga NGANGGE SEPI عر ع‎ 
وم‎ w 


د Farki ANA‏ 1 و يه Ea la A2‏ - 2 6211م 272 2G‏ سو ” اس 


PB Ea الله صل اله عيدو‎ gan 3 IKEA العا رضي‎ SAN 


w 


224 gl 2A 


22 A 


1622. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami bapakku telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij telah menceritakan kepada saya 
Az Zuhriy dari 'Isa bin Tholhah bahwa 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radliallahu 'anhu 
menceritakan kepadanya bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang 
menampaikan khathbah pada hari Nahar, datang seorang laki-laki berdiri di hadapan Beliau 
lalu berkata: "Aku mengira amal ini sebelum ini". Kemudian datang orang lain dan berkata: 
"Aku mengira amal ini sebelum ini, yaitu aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih 
hewan qurban, dan aku menyembelih qurban sebelum aku melempar jumrah dan hal hal 
serupa itu". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Lakukanlah dan tidak dosa", 
kepada mereka semua. Dan tidaklah Beliau ditanya pada hari itu tentang sesuatu melainkan 
Beliau selalu menjawab: "Lakukanlah dan tidak dosa". Telah menceritakan kepada kami 
Ishaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan 
kepada kami bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepada saya 'Isa bin 
Tholhah bin 'Ubaidullah bahwa dia mendengar 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radliallahu 
'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berhenti diatas unta Beliau" Lalu 
dia menceritakan hadits ini. Ini dikuatkan pula oleh Ma'mar dari Az Zuhriy. 


Bab: Khutbah pada hari-hari Mina 


L : ا و سم ےر کہ‎ Pap KAS ر 2ر‎ 3 2 2 nd 
DI II 3 SHALA 
JÉN KALI a EATA AENEA EÁ ge AE 


BALAS. a21 as ده‎ AKALA 2 - Tea G4 2057 Aa san 
BJB AMAN JELAS Kas SI Eau أَييَوَّمهذاقالوايَوَمْحَرَامُقالفا‎ 
CE CO, مرو‎ ca 2 Ty, E (PARE 

BERAS ARE Ea ia PSA AAA AA EN و امو‎ 


E APA PA ji PE‏ باس رضي اله 
نموي PA NA ENAA Mae êng‏ ر ا IS‏ 


2 م‎ Neo 27 A 
M abenan i 


1623. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada saya 
Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Ghozwan telah menceritakan 
kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menyampaikan khuthbah pada hari Nahar, Beliau bertanya: "Wahai sekalian 
manuisa, hari apakah ini? Mereka menjawab: "Hari ini hari haram (suci) ". Beliau bertanya 
lagi: "Negeri apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini negeri (tanah) haram (suci) ". Beliau 
bertanya lagi: "Bulan apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini bulan haram (suci) ". Beliau 
bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, haram 
atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian 
ini". Beliau mengulang kalimatnya ini berulang-ulang lalu setelah itu Beliau mengangkat 
kepalanya seraya berkata: "Ya Allah, apakah aku sudah sampaikan?, Ya Allah, apakah aku 
sudah sampaikan?. Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Maka demi Dzat yang jiwaku 
berada di tanganNya, sungguh itu suatu wasiat Beliau untuk ummatnya. (Sabda Beliau 
selanjutnya): "Maka hendaklah yang menyaksikan menyampaikannya kepada yang tidak 
hadir, dan janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku, kalian saling memukul 
tengkuk kalian satu sama lain (saling membunuh) ". 


Peta 


KING كد فك علي قال ار عَمروقال سيعت جابر‎ SE ديكا حف‎ 
SEE KE elsa ala Ja ÁN صل‎ ANE JUL Ge « 


1624. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru berkata: Aku mendengar Jabir bin 
Zaid berkata; Aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khuthbah di 'Arafah". Hadits ini dikuatkan pula 
oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amru. 


LAI > 


Sha‏ عبد اله بن محم SBU Ae PSA‏ نمم دِ بن سير يقال اَي عَيَدالو من 


SELAI PE NE Pa وول فصل و تنرب‎ Sa Ng نأي بكر‎ 


2 
A be 


AN A J6 ala Ala sala PAEA 7 ALANA Ika: RAN LEAN رضي‎ 


ra 


SAN AA aai É SA 253 


LA 2 3g 


AN‏ لمر NW Khana AAS ak aa‏ ذو BAN‏ قال أي 


IM 


هداق لتا ا و رشو ل AKEN‏ کت A SS‏ انمه قال PAI EN‏ 
A a‏ ع کټ ڪم حر gn‏ ميو مڪ هاف هر BAR‏ 
A‏ 


P 1 MEA JAN 33 يَوْمِتَلْقَوَنَ‎ SK 


LA 


9 


YAN 8 pi gé ser Ls PAN ES GARA جِعُو‎ SN maya قرب ممل او عَى‎ 
1625. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada saya Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Ourrah dari Muhammad bin Sirin 
berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Abu Bakrah dan 
dari orang-orang yang lebih utama, dari 'Abdurrahman Humaid bin 'Abdurrahman dari Abu 
Bakrah radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam menyampaikan khathbah 
kepada kami pada hari Nahar, Beliau bertanya: "Apakah kalian mengetahui, hari apakah 
ini?". Kami menjawab: "Allah dan rasulNya yang lebih mengetahui". Sejenak Beliau terdiam 
sehingga kami menduga bahwa Beliau akan menamakannya bukan dengan namanya (yang 
sudah kami kenal) ". Beliau bersabda: "Bukankah sekarang ini hari Nahar?". Kami menjawab: 
"Benar". Beliau bertanya lagi: "Bulan apakah ini?". Kami menjawab: "Allah dan rasulNya yang 
lebih mengetahui". Sejenak Beliau terdiam lagi sehingga kami menduga bahwa Beliau akan 
menamakannya bukan dengan namanya (yang sudah kami kenal) ". Beliau bersabda: 
"Bukankah ini bulan Dzul Hijjah?". Kami menjawab: "Benar". Kemudian Beliau bertanya lagi: 
"Negeri apakah ini?". Kami menjawab: "Allah dan rasulNya yang lebih mengetahui". Sejenak 
Beliau kembali terdiam sehingga sekali lagi kamipun menduga bahwa Beliau akan 
menamakannya bukan dengan namanya (yang sudah kami kenal) ". Beliau bersabda: 
"Bukankah ini negeri haram?". Kami menjawab: "Benar". Lalu Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian haram atas kalian sebagaimana haramnya 
hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri kalian ini hingga hari kalian berjumpa 
dengan Rabb kalian. Bukankah aku telah menyampaikannya?". Mereka menjawab: Ya, 
sudah". Kemudian Beliau melanjutkan: "Ya Allah, saksikanlah. Maka hendaklah yang 
menyaksikan menyampaikannya kepada yang tidak hadir, karena betapa banyak orang yang 
disampaikan dapat lebih mengerti dari pada orang yang mendengar. Dan janganlah kalian 
kembali menjadi kafir sepeninggalku, kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain 
(saling membunuh)." 


TT TS £ AS 


A 7 رر را سر فى‎ 5. Au PT PEREDE IA P 
2 PETA يوم هذا قالوا‎ SI ASI Sanga AN APA 4 د رَضِيَ الله‎ 
2 SI at A 0 Ha َم + هه ءوسو ع‎ 


Ata 21‏ اور ر ML Tata‏ ده - AANSIT ML‏ رر 2 : 0 1 2 
شه ر JELAS‏ الهو رسو له غلم قال TAB‏ حرام قال قان اله رمع يڪم AS aan‏ آمو KN‏ 


e a3 A AZA 2ه‎ 2 Tam و ل‎ 22°23 c,2 ا درام‎ 
JA ‌القاز‎ Bem JG GAB كم‎ KERAS مڪ هَذافي هر‎ gka PS و اع اص ڪم‎ 
BAGAN gan PAI ala ANE pe LAN KALA رضي‎ AE کا عن ان‎ 


AAN age sat KIE RAI 
MAA AS HUI 
O Ja 


1626. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada saya Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami 'Ashim bin Muhammad bin 
Zaid dari bapaknya dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda ketika berada di Mina:: "Apakah kalian mengetahui, hari apakah ini?". 
Orang-orang menjawab: "Allah dan rasulNya yang lebih mengetahui". Beliau bersabda: "Ini 
adalah hari haram (suci) ". Beliau bertanya lagi: "Apakah kalian mengetahui, negeri apakah 
ini?". Mereka menjawab: "Allah dan rasulNya yang lebih mengetahui". Beliau berkata: "Ini 
adalah negeri haram". Beliau bertanya lagi: "Apakah kalian mengetahui, bulan apakah ini?". 
Mereka menjawab: "Allah dan rasulNya yang lebih mengetahui". Beliau berkata: "Ini adalah 
bulan haram. Sungguh Allah telah mengharamkan darah kalian, harta-harta kalian dan 
kehormatan kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan di negeri 
kalian ini". Berkata, Hisyam bin Al Ghor telah mengabarkan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma: "Nabi wuguf pada hari Nahar diantara tempat-tempat melempar 
jumrah pada pelaksanaan haji yang Beliau laksanakan sebagaimana hadits ini. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam segera bersabda: "Ya Allah saksikanlah". Maka orang-orang 
menjadi tenang. Mereka berkata: "Ini adalah haji wada'. 


Bab: Bolehkan orang-orang yang memberi minum jamaah haji atau selain mereka 
mabit di Makkah di malam-malam Mina? 


A 57 IM 

or IA و وو م م ورو ا 2 ولاه 2 واه‎ P 122 قم م 4و ودرو ا م رود‎ AK 
7-2% D واي لم ور‎ 13 LIA م ےار وم و‎ A 21244 l as ور ر ل‎ II 
ند أده‎ TAN NG ni SIA 2 AAA 252 > يحل الله‎ gih, ALANA 
aaa an GEIEN عبَيّد الو عن نافع‎ JA بن جر يج‎ 

2.22 2 ÊNGG £2 AS AA ےک‎ f ? A ورو اس و‎ PA م کے واس‎ 
PA 2 22 

A - KK- < DN 21244 {2z 2 2442 ر عم‎ SATR ا اور وور‎ ta 

SAI Ea kaa GAN صل‎ Ga NGENGLENG SEN A رَضيَ‎ 
و و‎ - 


r 2 Z 4‏ 
KAN NG AS 255‏ رر برعو GENK‏ ير “و ووه AES A‏ 
1 5 3 ۰ 2 0 1 
مِنَ أجل سقايّتِه فأذنَ له تابَعه أ بو galal‏ عقبة بْن )154 بو صمره 


1627. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid bin Maimun telah 
menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari '"Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan". Dan 
diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah 


mengabarkan kepada saya 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam memberikan izin. Dan diriwayatkan pula, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair telah menceritakan 
kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah berkata, telah 
menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa; ام"‎ 5 
Radhiyallahu meminta izin kepada Rasulullah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk 
bermalam di Makkah selama malam-malam Mina untuk (melayani) menyediakan minum 
buat Beliau. Maka Beliau mengizinkannya'. Haditsa ini dikuatkan oleh Abu Usamah, 'Ugbah 
bin Khalid dan Abu Dhamrah. 


Bab: Melempar jumrah 


LA ed 


PAN SAS‏ نعي EA ES 3 Pama SS‏ رضي SAE‏ أَرْمِي الْجِمَارَكَالَإدا 
م Es NG NANG‏ 2 4 )م 2z SE MG A‏ 


PRD YO 


AGAR GA JAGA 


1628. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar 
dari Wabarah berkata; Aku bertanya kepada Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma kapan 
melempar jumrah dilaksanakan? Dia menjawab: "Jika pemimpinmu telah melemparnya 
maka lemparlah". Lalu aku mengulangi pertanyaan itu, ia berkata: "Dulu kami menunggu 
waktu dan apabila matahari sudah condong (siang hari), maka kami baru melempar". 


Bab: Melempar jumrah dari tengah lembah 


ASIA ANE Ab AE MENTAH pi SS 
HENNA IMEI وكات اهشو تجاين‎ AN ANE debet 


A 


Z A 


AMA ANA JR A26 seka nak E NN AA AO AN ALA | Asa 
Se 


1629. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Abdurrahman bin Yazid berkata: " 'Abdullah 
melempar jumrah dari dasar lembah, lalu aku bertanya: "Wahai 'Abdurrahman, orang-orang 
melempar dari atas (lembah)?". Maka dia berkata: "Demi Dzat yang tidak ada ilah selain Dia, 
tempat ini adalah tempat seseorang yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah, yaitu 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam". Dan berkata, 'Abdullah bin Al Walid telah 
menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Al A'masy sepeti hadits 


HU 


ini". 


Bab: Melempar jumrah dengan tujuh kerikil 


0 وده‎ 2 E ERA 575 7 2 7 و‎ hs ةو ورم م ور‎ en 


AGA LG 


2 رك‎ Pharma so Tes -232 Nur T Pata Kata e7 

Eae EA E EAN جّعل‎ SANG AINI, ANT LAN رضي‎ 
g 4 2.9 LA ر‎ La A ےار ر ص‎ 

ala gael وِصَل‎ FN paale E Sie وَكَالَهَكْذَارَمَى‎ 


1630. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari 'Abdurrahman bin Yazid dari 'Abdullah radliallahu 
'anhu bahwa dia berhenti hingga Al Jumrah Al Kubra (Al 'Aqabah), yang Ka'bah Baitullah 
berada disisi kirinya sedangkan Mina disisi kanannya lalu dia melempar dengan tujuh (batu), 
lalu berkata; "Beginilah cara melempar seseorang yang telah diturunkan kepadanya surah Al 
Baqarah, yaitu Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam". 


Bab: Orang yang melempar jumrah Aqabah dan menjadikan Ka'bah berada di sisi 
kirinya 


PESAN sê aaa SN حدقا اح ڪھ عن‎ ATS 


A 


IM 


2 A aE DN AA E 59 -22 NG su AT AI LA S Ba 

مَسَعْودِرَضِي الله BALE‏ ا هير مي الجَمر KI‏ س يع حَصَيًا aho Si Eq BER Ja‏ 
A 4‏ 

KA SS و‎ aN A 2% 2$ MASAK KA, 22 > 

عَنَّيَمِينْهِ قال هذ امقام E PUN‏ عليه سو SAN‏ 


1631. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Al Hakam dari Ibrahim dari 'Abdurrahman bin Yazid bahwa dia 
menunaikan haji bersama Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu lalu dia melihat Ibnu Mas'ud 
radliallahu "anhu melempar Al Jumrah Al Kubra dengan tujuh kerikil yang posisi Ka'bah 
Baitullah berada disisi kirinya sedangkan Mina disisi kanannya lalu dia berkata: "Inilah 
tempat melempar seseorang yang telah diturunkan kepadanya surah Al Bagarah, yaitu 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam". 


Bab: Bertakbir pada setiap lemparan 
PESAN AN يفول عل‎ CNG IE PENS A 
SP IPAL يڏ گر فيا‎ AN SAN GAN gae IN Les 3G السو رة التي‎ 3 ANG يڏ گر‎ 


7 2 236 - 57 NA AS 2 2 2 لو ور‎ SL an ant AK 
PASAL الو ن بيز يد أنه كَانّمَعَْ ابن معو رضي‎ Bua a 

“2 a Andrea, 2 APEA Go م‎ AT EAA EA 4 
کل‎ EIS MS سبع‎ ANA TENG gila SI La] Gana NG Aah gi 
G ور‎ Í KA Dad e í E SA Ta í LA MA D 
Aa AN Le gale E PANA na NGGI 3 Kana حَصاة غ قال‎ 
1632. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari 'Abdul Wahid telah menceritakan 
kepada kami Al A'masy berkata; Aku mendengar Al Hajjaj berkata, dari atas mimbar: "Surah 
yang disebut didalamnya Al Baqarah dan surah yang disebut didalamnya Ali 'Imran dan surah 


yang didalamnya disebut tentang para wanita". Dia (Al A'masy) berkata: "Lalu aku sampaikan 
hal ini kepada Ibrahim, maka dia berkata: telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin 
Yazid bahwa dia pernah bersama Ibnu Mas'ud radliallahu "anhu ketika melempar jumrah Al 
'Agabah, dia menuruni lembah hingga ketika sampai di sebuah pohon, dia berhenti dan dari 
situ melempar dengan tujuh kerikil dengan bertakbir pada setiap kerikil lemparannya lalu 
berkata: "Demi Dzat yang tidak ada ilah selain Dia, dari sinilah berdiri melempar seseorang 
yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah, yaitu Muhammad shallallahu "alaihi 
wasallam". 


Bab: Berdiri sesaat dan menghadap ke Ka'bah setelah melaksanakan lemparan dua 
jumrah (jumrah dunia dan jumrah wustha) 


2 20 7% 5 P 
NE EG ANE Pia SLTA SS 
PESAN MERA a Pee Gn 


وا ر 


DESA AN ga BEN مو ياو يدعو و‎ KANAN مس فب‎ A2 
يدعو و ريديو يفو معو يلا ير مي‎ AT BAN يفو م مس كفب‎ 3 KEBUN 
Je Gi NENG) م ينص رف يفو‎ ane ولا قف‎ ang 


1633. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Tholhah bin Abu Yahya telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy dari Salim 
dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia melempar Al Jumrah Ad-Dunya (Al Ulaa, awal) 
dengan tujuh kerikil dengan bertakbir pada setiap kali lemparannya, kemudian dia maju 
hingga sampai pada permukaan yang datar dia berdiri menghadap giblat dengan agak lama, 
lalu berdo'a dengan mengangkat kedua tangannya kemudian melempar jumrah Al Wustho 
lalu dia mengambil jalan sebelah kiri pada dataran yang rata lalu berdiri menghadap giblat 
dengan agak lama lalu berdo'a dengan mengangkat kedua tangannya dan tetap berdiri agak 
lama, kemudian dia melempar jumrah Al 'Agabah dari dasar lembah dan dia tidak berhenti 
disitu, lalu segera pergi dan berkata: "Begitulah aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengerjakannya". 


Bab: Mengangkat tangan ketika melempar jumrah dunya dan jumrah wustha 


A < HO e a E S| Si 5 P: 

EME EN ذس بن يز‎ PEKAN ES Gas قال‎ TEER 13 Ines SAS 
At ورو‎ D MEA 7 > 5 عد الله‎ zta 57 2 - 

PAS SANGE AAN کان ير مي‎ UEA رضي‎ AE AN ENI AE 3 la 


At 


Eai TI قَيَدْعُو‎ bsa مش تة بل‎ Ahja وو‎ Ara MEP AA 
Í fuksia jia و‎ an Kate Lari BEN 


Lala 


LS K الو ادي ولا يَقِفْعِنَدَهَاوَيَقُولُ‎ kaé Í AKAN Kh Kat Duga 
Jipa sheó AS 


1634. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Salim bin 
'Abdullah bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu melempar Al Jumrah Ad-Dunya (Al 
Ulaa, awal) dengan tujuh kerikil kemudian bertakbir pada setiap kali lemparannya, kemudian 
dia maju hingga sampai pada permukaan yang datar dia berdiri menghadap giblat dengan 
agak lama, lalu berdo'a dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian melempar jumrah 
Al Wustho seperti itu pula, dia mengambil jalan sebelah kiri pada dataran yang rata lalu 
berdiri menghadap giblat dengan agak lama, lalu berdo'a dengan mengangkat kedua 
tangannya, kemudian melempar jumrah Al 'Agabah dari dasar lembah dan dia tidak berhenti 
disitu lalu berkata: "Begitulah aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengerjakannya". 


Bab: Memakai wewangian setelah melempar 


JM ISS panan CA ESA IA HANG 


لامكو م مرضي b BL‏ ر سول الَو صل KG a sad‏ 


Pd A 


w 


TSS aju AP جين أ حرمو‎ 


1635. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Al Qasim bahwa dia mendengar 
bapaknya yang merupakan orang yang paling utama pada zamannya berkata, Aku 
mendengar 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aku memakaikan wewangian kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dengan kedua tanganku ini ketika beliau ihram dan 
ketika bertahallul sebelum Beliau thawaf". Dan 'Aisyah radliallahu 'anha membuka kedua 
telapak tangannya. 


Bab: Thawaf wada' jumrah, dan mencukur rambut sebelum thawaf ifadlah 
BI BÉN Gal JELEN Pera Bean 


SEN EN A 


1636. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibnu thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Orang-orang 
diperintahkan agar menjadikan akhir dari perjalanan haji mereka adalah thawaf di Ka'bah 
Baitullah. Namun perintah ini diringankan bagi para wanita yang sedang mengalami haidh. 


gh WI 
- 
ع و دس‎ A AA JANG 


AN مالك رضي‎ 5 ATAS بن الحَارِ‎ PELAN AN Was 


ee A 


SAN PAKA PAN Jek aki 3 NGABA JADAH ع‎ 


جي .اي 


Mar a AS ENG ير کب إلى البَيَتِقَطًاف به داب‎ Poo 
aka ae? ea 


1637. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh bin Al Faraj telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu Wahb dari 'Amru bin Al Harits dari Qatadah bahwa Anas bin Malik radliallahu 
'anhu menceritakan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat 
Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya' kemudian Beliau tidur sejenak di Al Muhashib (tempat 
melempar jumrah di Mina) lalu Beliau menunggang tunggangannya menuju ke Ka'bah 
Baitullah lalu thawaf disana". Hadits ini dikuatkan pula oleh Al Laits telah menceritakan 
kepada saya Khalid dari Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
menceritakan kepadanya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Jika wanita mengalami haid setelah melaksanakan thawaf ifadlh 
AN ANE Ea EA ASA Si 


00 و ا AI ik b Kaka gala‏ الل 
se ala gak‏ قاو VIEN‏ 


z1 2 Ss 


1638. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha; bahwa 
Shafiyyah binti Huyay, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengalami haidh. Berita itu 
lantas disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: 
"Apakah dia akan menyusahkan kita?". Orang-orang berkata: "Dia telah ikut bertolak pada 
hari Nahar (untuk thawaf) ". Maka Beliau berkata: "Kalau begitu tidak". 


Ú 5 NGE Ira JANG Kebo ANA LA PISA 

AaS J65 َد عقو‎ sé Ia EV تفر قالو‎ Sa SPMI AE 

NAN Ea a Ki Kad Aa esa 
ren 


1639. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari 'Ikrimah bahwa sebagian penduduk Madinah bertanya kepada Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma tentang seorang wanita yang melaksanakan thawaf kemudian 
mengalami haidh. Dia berkata, kepada mereka: "Dia boleh berangkat (pulang) ". Mereka 
berkata: "Kami tidak mengambil pendapatmu namun kami mengambil pendapat Zaid". Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Jika kalian telah sampai di Madinah bertanyalah?". 
Ketika telah tiba di Madinah mereka bertanya dan diantara orang yang mereka tanya adalah 
Ummu Sulaim. Lalu Ummu Sulaim menyebutkan hadits Shafiyah yang diriwayatkan oleh 
Khalid dan Qatadah dari 'Ikrimah. 


20 e yS 
ka SANI a Se BENER SEE SENI R3 aoi 


1640. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib 
telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: Telah diberi keringanan bagi para wanita yang sedang mengalami haidh 
untuk bertolak (pulang) apabila telah melaksanakan (thawaf ifadhah). Dia (Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhum) berkata: "Dan aku telah mendengar Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata: "Dia tidak boleh pulang (sebelum dia thawaf wada'). Kemudian setelah itu aku 
mendengar dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan keringanan 
buat mereka". 


5“ عو 4 


cah Na A yA SN أب اولاق‎ eka 
Ha EN hei AS saka sale aa NGGAK 


LA 


BAANG AA كَادَمَعَهُ‎ ASN AE Jos d 5335 AN KANG TA 
Ke Kita Casa SAS صت هي‎ AKAN PAKA Na: Kata 
TA ريكلا كن كط فين‎ Mis SEA, فاك يار‎ AI 


LA p r 


E E Kae gan yk Ja SIA ga NTEN 
Bea KAN E PA PN 


r 


SAN ET KE JAN pibe Ui Wa) ى حَلَقَى‎ Feel gate 


4 SANG SS sal 2A ر‎ DEZA AAKI AH ا‎ 3 LA DAAR NG 
لمسددقلت بعة جر بر‎ eng مصّعِدة وهو‎ alang PANAH فلقيتهمصّعد على‎ 
Ya KAT 2222 4 

عن منصور NIS‏ 


1641. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha: "Kami 
keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidaklah kami diperlihatkan melainkan 
Beliau keluar untuk melaksanakan haji. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba (di 
Makkah), Beliau melaksanakan thawaf di Ka'bah Baitullah dan sa'iy antara bukit Shafaa dan 
Marwah dan Beliau tidak bertahallul karena Beliau membawa Al Hadyu (hewan gurban), 
begitu pula ikut thawaf orang-orang yang bersama Beliau baik isteri-isteri Beliau maupun 
sahabat dan diantara mereka bertahallul bagi yang tidak membawa Al Hadyu. Kemudian 
'Aisyah radliallahu 'anha mengalami haid. Maka kami pun menyelesaikan seluruh manasik 
haji kami. Ketika malam Jumrah (di Mina) saat orang-orang harus nafar (pulang), dia berkata: 
"Wahai Rasulullah, seluruh sahabat-sahabat anda akan kembali pulang dengan 'umrah dan 


haji sedangkan aku tidak". Beliau bertanya: "Apakah kamu tidak ikut thawaf di Ka'bah 
Baitullah pada malam-malam ketika kita tiba di Makkah?". Aku menjawab: "Tidak". Beliau 
berkata: "Pergilah kamu bersama saudaramu ke Tan'im dan mulailah dari sana berihram 
untuk 'umrah kemudian tempat kamu begini begini". Maka aku keluar bersama 
'Abdurrahman ke Tan'im lalu aku berihram untuk 'umrah. Dan kemudian Shafiyyah binti 
Huyay mengalami haidh, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Celaka, kamu telah 
membuat kami tertahan, apakah kamu melaksanakan thawaf pada hari Nahar". Dia 
(Shafiyyah) menjawab: "Ya". Beliau berkata: "Kalau begitu tidak apa, pulanglah". 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Kemudian aku menemui Beliau shallallahu 'alaihi wasallam saat 
Beliau tiba dari Makkah sedangkan aku sudah lebih dulu singgah atau aku baru tiba sedang 
Beliau sudah singgah dari Makkah". Dan berkata, Musaddad, Perkataan 'Aisyah radliallahu 
'anha: aku berkata: "Tidak". Hadits ini dikuatkan pula oleh Jarir dari Manshur pada ucapan 
'Aisyah radliallahu 'anha: "Tidak". 


Bab: Orang melaksanakan asar pada hari nafar di Abthah 


Poni کد اريز‎ KE) التو‎ NASA اق بن يو شف‎ SAS, BEAN JASA SS 
ea Gasa Neko sape? MEN egg SAE AA LAKA LAHAN 


PE 


N 


IA jagui jagaa P PNS Im TEA 


1642. Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Ishag bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauriy dari 'Abdul 
'Aziz bin Rufai' berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik radliallahu "anhu: "Kabarkan 
kepadaku sesuatu yang kamu ingat dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dimana Beliau 
melaksanakan shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah?" Dia menjawab: " Di Mina". Aku bertanya 
lagi, dimana Beliau melaksanakan shalat 'Ashar pada hari Nafar?" Dia menjawab: " Di Al 
Abthoh (Al Bathha'). Kerjakanlah (manasik) sebagaimana para pemimpin kamu telah 
mengerjakannya". 


(aa ea WE ATE ر ا ےا ےو وہ 8 و ور 2 2ء وعم‎ 
PIA BSI EN, PE SAN قال‎ hs A NA be JKN ARAH 


0 
pAs maiis الظَهرَ‎ bea Al sat لحي‎ JAN BEE مالك رضي‎ 


2-2 


aa Pe SA $ 


1643. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Muta'al bin Tholib telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Al Harits bahwa 
Oatadah menceritakan kepadanya bahwa Anas bin Malik radliallahu 'anhu menceritakan 
kepadanya bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam melaksanakan shalat Zhuhur, 'Ashar, 
Maghrib dan 'Isya' kemudian Beliau tidur sejenak di Al Muhashib (tempat melempar jumrah 
di Mina), lalu Beliau menunggang tunggangannya menuju ke Ka'bah Baitullah lalu thawaf 
disana". 


Bab: Al Muhashshab 
4 ja ICU aaa NA چ‎ 
Sal misaa PARA Kakasa Ál صل‎ LAMA s 12 


1644. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Hisyam dari bapaknya dari "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Sesungguhnya tempat 
yang dipergunakan Nabi shallallahu "alaihi wasallam untuk singgah adalah yang paling 
mudah untuk jalan keluarnya (pulangnya), yakni di Al Abthah (Al Bathha'). 


Ca 


AG KEM رضي‎ ME AE, KERAS AN A 
Pata Gale | Ba A53 JA LA 


1645. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah berkata, 'Amru dari 'Atho' dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: At-Tahshib 
(tempat singgah menjelang jumrah) bukanlah sesuatu bagian dari manasik, tapi dia hanyalah 
tempat yang pernah digunakan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam untuk singgah". 


Bab: Singgah di Dzu Thuwa sebelum masuk Makkah dan singgah di Bathha 


Pesan Kan BER A ESA اهن‎ GAE 


ra 
Ke Kapas) Kadi PA bada SEN NS ANG bang tern 
5 1 24 
A 


e DGN ama Ae o 
ف بين‎ áa ada ينطق كبلَأَدْيَر‎ AS ASA 


< 


Ng A Isio ile حَبِالْبَطْحَاءٍ‎ is Ai sigi ea 55554) ai 


1646. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' bahwa 
Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bermalam di Dzu Thuwa diantara dua jalan dataran tinggi, 
lalu dia masuk melalui salah satu dari dataran itu yang berada di sebelah atas kota Makkah. 
Dan apabila sudah sampai di Makkah baik untuk menunaikan haji atau 'umrah, dia tidak 
singgah menambatkan untanya kecuali di (tempat) dekat pintu masjid (Al Masjidil Haram). 
Kemudian dia masuk dan mendatangi Rukun Hajar Aswad, lalu dia memulai thawaf dari sana 
sebanyak tujuh kali putaran dengan tiga kali berjalan cepat dan empat kalinya berjalan biasa, 
kemudian apabila telah selesai, dia shalat dua raka'at. Sebelum dia kembali ke tempat 
tinggalnya, dia melaksanakan sa'iy antara bukit Shafaa dan Marwah. Dan apabila dia telah 
menyelesaikan seluruh manasik haji atau 'umrahnya, dia singgah beristirahat di Al Bathha' 
yang terletak di DzulHulaifah, tempat yang pernah digunakan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk singgah". 


KA SAN قي‎ ANAKE JLN ES a ANE KA BE SAE Sis 


D GAP AE سول الله صل الل يوسم‎ IEEE 


YAE TES ا حصب قال و‎ AA Sd SEA رضي‎ 
aga Íg Na يذ کر دَلكَء‎ Sa AN SAWA GAN 


1647. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Khalid bin Al Harits berkata; 'Ubaidullah ditanya tentang Al Muhashshab". Maka 
'Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi' berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam pernah berhenti singgah disana, begitu juga 'Umar dan Ibnu 'Umar". Dan dari Nafi' 
bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma pernah disana, yaitu di Al Muhashshab, shalat 
Zhuhur, dan 'Ashar". Dan aku menduga dia berkata: "dan shalat Maghrib." Khailid berkata: 
"Aku tidak meragukan tentang shalat 'Isya', lalu dia tidur sejenak disana". Lalu dia 
menyebutkan hal itu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


Bab: Melakukan jual beli di musim haji dan menjual di pasar-pasar jahiliyah 


Du una Naa ES AS HN AAN SANGANG 
SIG BAR هو‎ SA jinny sa Sa 8 


1648. Telah menceritakan kepada kami "Utsman bin Al Haitsam telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu Juraij telah berkata, 'Amru bin Dinar berkata, Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: 
"Dzul Majaz dan Ukazh adalah tempat berdagang orang-orang pada masa jahiliyah. Ketika 
Islam datang seakan-akan mereka membenci tempat itu, hingga turunlah OS AL Bagarah 
ayat 195 yang artinya: ("Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian mencari karunia(rezegi hasil 
perniagaan) dari Rabb kalian"), yaitu pada musim haji. 


Bab: Berjalan di pagi buta dari Muhashshab 

KA SAS‏ حف a A SAS PENIS NIS‏ الْأَسْوَدِعَنَعَايِشَدَرَضِيَ لله 
Ng AGE NG Kin‏ ڪاڊ مک ڪم قال الي صل AL‏ 
PALA SAS KAN GLS Kés Keja AN PE iesi‏ 
ANG‏ عن وي ENE PAN a a‏ 


25 A” P 4x < Perda 


Line ES ENG E Ja NG ANCAM SEN kaa sal 
A 


0 A 
كُنْتِ طْفْتِ يَوَمَ‎ NGA ڪه‎ #3 IS | Susie aaa 3 EMIS gi 


P 


27 


L A Ae Lu ل‎ 2 ALAZ XL 59 
Gas P Pes, PBL ALANG كلت كا رسو‎ ANGGANG d 
KAS Ae AI BK as ا خو‎ 


1649. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada saya 
Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Shafiyyah mengalami haidh 
pada hari Nafar, lalu dia berkata: "Tidaklah aku memandang diriku melainkan aku telah 
menyusahkan kalian". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Celaka, apakah kamu sudah 
melaksanakan thawaf pada hari Nahar". Dikatakannya: "Ya, sudah". Maka Beliau berkata: 
"Pulanglah". Abu "Abdullah Al Bukhariy berkata: "Dan Muhammad menambahkan kepadaku, 
telah menceritakan kepada kami Muhadhir telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 
Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kami keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan tidaklah kami menyebutnya melainkan untuk 
melaksanakan haji. Ketika kami tiba (di Makkah), Beliau memerintahkan kami agar kami 
bertahallul. Ketika masuk malam Nafar, Shafiyyah binti Huyay mengalami haidh, maka Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam berkata: "Celaka, tidaklah kami melihat melainkan kamu telah 
menyusahkan kami". Kemudian Beliau bertanya: "Apakah kamu sudah melaksanakan thawaf 
pada hari Nahar". Dia menjawab: "Ya, benar". Maka Beliau berkata: "Kalau begitu, 
pulanglah". Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Wahai Rasulullah, aku belum 
bertahallul". Beliau berkata: "Laksanakanlah 'umrah dari At-Tan'im". Lalu berangkatlah 
saudaranya bersamanya kemudian setelah itu kami menemui Beliau dalam keadaan siap 
berangkat di akhir malam dan berkata: "Bagian tempat kamu begini begini". 


Bab: Kewajiban umrah dan keutamaannya 


sigeg lê e MA مولا ي کر‎ NG A ن يو سف‎ UE SAS 
Anta. 237 T4 BAN NGGE او و و و لس‎ a A E 

Uda US قال العمَرَة إلى الْعَمَرَةِ‎ Aa ga Ban PA PEREA 
E e ا‎ 


1650. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Sumayya, maulana Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Shalih As-Samman dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Umrah 
demi 'umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya dan haji mabrur tidak 
ada balasannya kecuali surga". 


Bab: Orang yang umrah sebelum haji 


esia EA E SA AI AA Gasa 7 


ya 217A yy ANIS AN Jah ga Ge عر‎ E 
Aka مَعْمَرَ‎ PARA Paya Ke عَن ابن سَحَاقَ حَدَكْنِي‎ ÊMONG AN 


£ 


7 A > 4 5 5 1 2 < < Pa 3 > 26 
PENA Tia Ke AAA ce KAJANG 1 AE 
la x 4 

An GEA 


1651. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij bahwa 'Ikrimah bin Khalid 
bertanya kepada Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma tentang melaksanakan 'umrah sebelum 
haji. Maka dia menjawab: "Tidaklah mengapa". 'Ikrimah berkata: berkata Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 'umrah sebelum haji". 
Dan berkata Ibrahim bin Saad dari Ibnu Ishag telah menceritakan kepada saya 'Ikrimah bin 
Khalid, aku bertanya kepada Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma seperti itu. Telah menceritakan 
kepada kami 'Amru bin "Ali telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu Juraij, telah berkata, 'Ikrimah bin Khalid: "Aku bertanya kepada Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma seperti itu juga". 


Bab: Berapa kali Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam melakukan umrah 
Kis AW 222 VA AA Abi ۴ و‎ 7 3222 LG Z KALA 
لمَسجدفاإذ‎ NIS Edi حدننا قتيبه حد جر ير عن مَنصور عن مجاهد قال‎ 


3 
AKA.‏ لامر رج لد | ع اه 1 23 sR Ta GL‏ ل احم 
gan‏ رضي ea‏ » لش إلى Gain 123 ge‏ إذاناس يَصَلُونَفي المَسَحِدِصَلاة 
.38 


ANGGÉ inai ايد ر‎ TA م يداه‎ NGA LANGGENG LÉ 
NGA gak EN pe NG رسو‎ REA قال له گم‎ PA IN a US NG SA 


2 ا ا و‎ Bina و‎ AA 2 Ar PIN 
Iis PAI عليه قال و معا اسان عاي ةأمالْمُومنِينَف‎ SO NA KS 
یہو م‎ SANGA ا‎ 214 Zan رى‎ MA ار‎ 2 oknie, کو اا‎ 

Ja 301 S3 ما قول قال‎ IG ja PAGE يقو لأ بو‎ baan مزن آلا‎ jalla GUA S 
Goa جب قات ير حم اله عبد الو‎ PANEN LE PALA pa اله صل ا‎ 

A 9 

NE a‏ هو شَاهِدَمُوَمَااعَكَمَرَفرَجَبٍ قط 
Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari‏ .1652 
Manshur dari Mujahid berkata: Ketika aku dan 'Urwah bin Az Zubair masuk kedalam masjid‏ 
disana ada 'Abdullah bin 'Umar radliallahu "anhu sedang duduk di bilik rumah 'Aisyah‏ 
radliallahu 'anha, sedang orang-orang melaksanakan shalat Dhuha dalam masjid". Dia‏ 
(Mujahid) berkata: "Maka kami bertanya kepadanya tentang shalat yang mereka kerjakan,‏ 
maka dia berkata: "Itu adalah bid'ah". Kemudian dia berkata lagi kepadanya: "Berapa kali‏ 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah melaksanakan 'umrah?" Dia menjawab:‏ 
"Empat kali, satu diantaranya pada bulan Rajab". Maka kami pun enggan untuk‏ 
membantahnya. Mujahid melanjutkan: Kemudian kami mendengar suara 'Aisyah radliallahu‏ 
'anha Ummul Mu'minin sedang menggosok gigi dari balik rumahnya, maka 'Urwah bertanya:‏ 
"Wahai ibunda, wahai Ummul Mu'minin, apakah engkau tidak mendengar apa yang‏ 
dikatakan oleh Abu 'Abdurrahman? "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Apa yang telah‏ 
dikatakannya? 'Urwah menjawab: Dia berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
melaksanakan 'umrah sebanyak empat kali satu diantaranya pada bulan Rajab". 'Aisyah‏ 
radliallahu 'anha berkata: "Semoga Allah merahmati Abu 'Abdurrahman, tidaklah Beliau‏ 


melaksanakan 'umrah sekalipun melainkan aku selalu mengikutinya dan Beliau tidak pernah 
melaksanakan 'umrah pada bulan Rajab sekalipun". 


2 


AJE Ni EA WA NS 


A A 


< 4 


JA عاص‎ PN SSS 


4 A 
Pd 25 عا‎ 


BAN NG AU AN AN مَااعْتَمَرَ رَسُو‎ ENGGEN 


1653. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Atho' dari 'Urwah bin Az Zubair berkata: Aku 
bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha: Maka dia menjawab: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah melaksanakan 'umrah pada bulan Rajab". 


r 


BIA aa Ti a PU An ES HE as 


PERAK A لمر کون‎ MALE PI gan ANGGA Ka 
کم حَمَقَالَوَاحِدَةٌ‎ “sore e حَنِيمَةَأرَامُحْتَينِ‎ SN Naah gi A 52 IC EKA 


1654. Telah menceritakan kepada kami Hassan bin Hassan telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah; Aku bertanya kepada Anas radliallahu 'anhu: Berapa kali Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 'umrah?". Dia menjawab: "Empat kali. 
Diantaranya, 'umrah Al Hudaibiyah pada bulan Dzul Oa'dah saat Kaum Musyrikin 
menghalangi Beliau, 'umrah pada tahun berikutnya pada bulan Dzul Oa'dah setelah 
melakukan perjanjian damai dengan mereka dan 'umrah Al Ji'ranah ketika Beliau membagi- 
bagikan ghanimah (harta rampasan perang). Aku menduga yang dimaksudnya adalah 
ghanimah perang Hunain. Aku tanyakan lagi: "Berapa kali Beliau menunaikan haji?". Dia 
menjawab: "Satu kali". 


20 KS 


KEY Pen عَبَدِالْمَلشِحَدَتْتَاهَمَامْعَنَ‎ MEA ma IA AI Was 


A 


EER BATEE ena Sagala pala Pata, ALANA 


Z 


LE LAIN ES ap‏ ف ذي INA‏ اعَكَمَرَ مع 


2 


EÉ Ai عابم حون و‎ aE AAA DANA حَجَتِهِعْمَرَكَهُمنَالْحُدَيْبِيَةَوَمِنَالْعَام‎ 


Ar 


1655. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik telah 
menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah berkata; Aku bertanya kepada Anas 
radliallahu 'anhu tentang sesuatu, lalu dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan 'umrah sebanyak empat kali. Yaitu 'umrah ketika mereka (Kaum Musyrikin) 
menghalangi Beliau, 'umrah pada tahun berikutnya yaitu 'umrah Al Hudaibiyah, 'umrah pada 
bulan Dzul Qa'dah dan 'umrah saat Beliau menunaikan haji". Telah menceritakan kepada 
kami Hudbah telah menceritakan kepada kami Hammam dan dia berkata: "Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam melaksanakan 'umrah sebanyak empat kali yang kesemuanya pada bulan 
Dzul Oa'dah kecuali 'umrah yang Beliau laksanakan bersama hajinya. Yaitu 'umrah Beliau dari 


Al Hudaibiyah, 'umrah pada tahun berikutnya, 'umrah Al Ji'ranah saat Beliau membagi- 
bagikan ghanimah (harta rampasan perang) Hunain dan 'umrah dalam 'ibadah haji Beliau". 


TA BAS 


0 c D R A i 2 A okii 
دا‎ > ts 2 ts و م‎ MEI gl» ا‎ AI 2 LAS 
A 


Lg . 4 ور 2 ر ووز م‎ A 7 - BNN AÉ 27 
KESAN AA ALA a ua al قاو‎ tA £ 


LAS. -2%‏ 2 ارو ر - ا و aA - 2224 LN‏ اموس 1م a‏ . 
أن يحو قال EA EA‏ رَضِيَ BAGAN Sana 2 (IE‏ مي 


AE 


SANA 
1656. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Utsman telah menceritakan kepada kami 
Syuraih bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari bapaknya dari 
Abu Ishag berkata: Aku bertanya kepada Masrug. 'Atho' dan Mujahid. Mereka menjawab: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 'umrah pada bulan Dzul Oa'dah 
sebelum Beliau menunaikan haji". Dan dia (Abu Ishag) berkata: Aku mendengar Al Bara' bin 
'Azib radliallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melaksanakan 
'umrah pada bulan Dzul Oa'dah sebelum Beliau menunaikan haji sebanyak dua kali". 


عن RAN‏ 
دي القعّدة 


Bab: Umrah di bulan ramadan 


ل اور BA‏ یر ور مذ واه ورو م ود ]| APE LN 4 + ANG‏ )وه لع 
ZA 2‏ < 


MEAG GNE EENG LAN اومن‎ ANA AE A يقو لقال رسو ل‎ 


d 
Z 


3 اقا Ta ta A NGANG‏ ر او دار و 7 | > pa 7572 22 LN‏ كم 


4 
7 P 


16 > P 72 ا ر‎ Din 
كَانَرَمَصَانٌاعُكمري فيه عَإِنَعْمْرَةَفْرَمَضَانَ حَجَةآَوَمَحوَامِمَاكَالَ‎ GAN 
1657. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ibnu Juraij dari 'Atho' berkata; Aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
mengabarkan kepada kami, katanya: Rasulullah Shallallahu 'alaihiwasallam berkata kepada 
seorang wanita dari Kaum Anshar yang disebut namanya oleh Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma namun kami lupa siapa namanya: "Apa yang menghalangimu untuk menunaikan 
haji bersama kami?". Wanita itu berkata: "Dahulu kami memiliki seekor unta yang selalu 
digunakan oleh ayah fulan dan anaknya, maksudnya adalah suami dan anak dari perempuan 
itu, kemudian dia membiarkan unta tersebut untuk mengangkut air. Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallamberkata: "Apabila datang bulan Ramadhan, laksanakanlah 'umrah karena 'umrah 
pada bulan Ramadhan seperti 'ibadah haji" atau seperti itu (haji) sebagaimana Beliau 
sabdakan. 


Bab: Umrah di malam Khashbah 


P 4 A Pari < r - P 2 رو‎ pa 
جنا‎ ISA حَدَتَْاهِشَامْعَنَأَبِيهعَنَعَايِشَدَرَضِيَ‎ IA ea 
.. Pa P. 72 Z 


IM 
bad 4 5 w 


مع ُو ل اله صل ka NE‏ ُو gi iusan‏ 


RAITAA PAETAE] 353 BANGAH srana JANGAN sdg 
PA ar ea ركو آتاحا‎ A anda sja رويام اَهَل‎ 


7 > هوه 


AI aa Ja امَتشطي و‎ SIN ai تكو‎ Ab NI PAO NE 
3 VAAG sana i NG من‎ NE الْحَصَبَةَآَرَسَلَ مَعِي‎ 


1658. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha: "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tepat pada 
hilal (awal) bulan Dzul Hijjah. Beliau berkata kepada kami: "Barangsiapa dari kalian yang suka 
berihram untuk haji, lakukanlah ihramnya untuk haji dan siapa dari kalian yang suka 
berihram untuk 'umrah, lakukanlah ihramnya untuk 'umrah. Seandainya bukan karena aku 
telah membawa hewan qurban tentu aku akan berihram untuk 'umrah". 'Aisyah radliallahu 
'anha berkata, "Maka diantara kami ada yang berihram untuk 'umrah dan ada yang berihram 
untuk haji dan aku termasuk orang yang berihram untuk 'umrah". Kemudian hari "Arafah 
menaungi aku saat aku mengalami haidh. Kemudian hal ini aku adukan kepada Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam. Maka Beliau berkata: "Tinggalkanlah 'umrahmu dan uraikanlah 
rambut kepalamu dan sisirlah lalu berihramlah untuk haji". Ketika pada malam Al Hashabah 
(untuk melempar jumrah di Mina), Beliau mengutus 'Abdurrahman bersamaku menuju At- 
Tan'im. Maka aku berihram untuk 'umrah sebagai pengganti 'umrahku sebelumnya". 


Bab: Umrah Tan'im 


SENIN AN و سي مرو‎ jak ENG AN KE NEG 


A 


IE ge عَايسَدَوَيُعَمِرَهَامِنَ‎ a AN صل‎ NG WAH Ih NGE) 


SU ELANG 2‏ نهن مِنْعمرو 
Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah menceritakan kepada kami‏ .1659 
Sufyan dari 'Amru, dia mendengar 'Amru bin Aus bahwa 'Abdurrahman bin Abu Bakar‏ 
radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
memerintahkan dia agar membonceng (membawa dengan hewan tunggangan) 'Aisyah‏ 
radliallahu 'anha dan menemaninya melaksanakan 'umrah dari At-Tan'im". Sufyan berkata:‏ 
suatu kali aku pernah mendengar 'Amr berkata: "Berapa kali kamu mendengarnya dari‏ 
'Amru?"‏ 


Pake AN panen PANEN AN BAE SAS AN JASA S3 
Pa AN MA KELAT At تومي يناي‎ 2 A 


275 Pa Z 


KAN Laa aieas ANY pelat MEN Jag, ab 


P 
LA 
y: 


re A ASA AA 


A 


Va Lah) ES ممه اهدي فقاو‎ SAN ا‎ Fe WEEE 
أَهْدَيْثُوَلَوْلَاأَنَ‎ AAT Nag, Ka sat Kah II ala sa z صل اع‎ AAL 


Pa 2 


00 "IS NGANG IMS EA EN EA موي‎ 


AJ) 


َو 2 امو سمه 


BANK GA AGAN, au 98 gana ALTA هتات يا رسو ل‎ 35, 
ank asa Kana PEN Ber 3 ا‎ FAA S 


A 


JENJG ang Pan a NI ر ميهاققال‎ PLAN AI JAM Pars Aga 


1660. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab bin 'Abdul Majid dari Habib Al Mu'alim dari 'Atho' telah 
menceritakan kepadaku Jabir bin 'Abdullah radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan para sahabatnya berniat untuk haji dan tidak ada satupun dari mereka yang 
membawa Al Hadyu (hewan qurban) kecuali Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan Tholhah 
serta 'Ali yang baru datang dari Yaman juga membawa Al Hadyu, dia berkata: "Aku berihram 
sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berihram. Dan Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam mengijinkan para sahabat Beliau untuk menjadikan ihram mereka sebagai 'umrah, 
mereka thawaf di Ka'bah Baitullah, kemudian memotong (memendekkan) rambut lalu 
bertahallul kecuali siapa yang membawa Al Hadyu. Mereka berkata: "Kemudian kami 
berangkat menuju Mina lalu diantara kami ada yang menyebut bahwa dia menarik diri. Hal 
ini kemudian sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: 
"Kalaulah aku bisa mengulang kembali urusanku yang telah lewat, niscaya aku tidak 
membawa binatang korban. Seandainya aku tidak membawa Al Hadyu, sudah pasti aku akan 
bertahallul". Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha mengalami haidh sedangkan dia sudah 
menyelesaikan seluruh manasik kecuali thawaf di Ka'bah Baitullah. Ketika dia sudah suci, dia 
melaksanakan thawaf di Ka'bah Baitullah. Dia berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kalian akan 
berangkat pulang dengan membawa haji dan 'umrah sedangkan aku dengan niat haji saja?" 
Maka Beliau memerintahkan 'Abdurrahman bin Abu Bakar agar berangkat bersama 'Aisyah 
radliallahu 'anha ke Tan'im. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha melaksanakan 'umrah setelah 
melaksanakan manasik haji pada bulan Dzul Hijjah". Dan Suragah bin Malik bin Ju'syam 
bertemu Nabi shallallahu "alaihi wasallam saat Beliau berada di Al 'Agabah sedang melempar 
jumrah, dia bertanya: "Apakah ini khusus buat kalian, wahai Rasulullah? Beliau berkata: 
"Tidak, tapi untuk selamanya". 


Bab: Umrah setelah melaksanakan haji tanpa dengan hadyu 


3G IM 


BE A ME AWAN IS SA aiiai 
AE كو‎ Bea daa aiet Uea 


و مه 


a ea sd pin igea 2 Ah KAH 


d Tag > A 


4 Ft چە‎ 2 , 2232 EN 
JI | Jó كُنْتُ مِمَّنْأَهَلَبهُ بِعَمَرَةِفَحِضْتُ‎ giu JANGGA مه‎ si gana JANDA کک‎ 


PEN abaya e Sea 
عَبَدَ‎ ha iiaii | 


Usa Maak aan 
EMS EL LGA SAN 
PANGAN Gabah 


1661. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Hisyam berkata, telah mengabarkan 
kepada saya bapaknya berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tepat pada hilal (awal) 
bulan Dzul Hijjah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Barangsiapa yang suka 
berihram untuk 'umrah, lakukanlah dan siapa yang suka berihram untuk haji, lakukanlah. 
Seandainya bukan karena aku telah membawa hewan gurban tentu aku akan berihram 
untuk 'umrah". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka diantara mereka ada yang berihram 
untuk 'umrah dan ada yang berihram untuk haji dan aku termasuk orang yang berihram 
untuk 'umrah". Kemudian aku mengalami haidh sebelum aku memasuki Makkah dan aku 
mendapatkan hari "Arafah dalam keadaan haidh. Hal ini aku adukan kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau berkata: "Tinggalkanlah 'umrahmu dan uraikanlah rambut 
kepalamu dan sisirlah lalu berihramlah untuk haji". Maka perintah Beliau itu aku laksanakan. 
Ketika pada malam Al Hashabah (untuk melempar jumrah di Mina), Beliau mengutus 
'Abdurrahman bersamaku menuju At-Tan'im. Maka dia memboncengiku lalu aku berihram 
untuk 'umrah sebagai pengganti 'umrahku sebelumnya". Maka Allah menetapkan 
terlaksananya haji dan 'umrahnya "Aisyah radliallahu 'anha dan tidak ada sesuatupun sebagai 
pengganti dari itu semua baik berupa hewan gurban, shadagah maupun shaum. 


Bab: Pahala umrah itu sebanding dengan kepayahannya 


ر ر ي NGGE‏ 23 272 م 2 و 2 AAs‏ 2 97 م 2 No‏ > و 7 No‏ 
A‏ ل Wa‏ 
Ao TEU E‏ وار 4 و و E‏ 

JAN Ae Pa JAN Aas 25 ANG gen JG GÊLA Cap gat قالا قات‎ AN عَنَ‎ 
PA yA JE WS) Karan At LA تِقاځرجي إل‎ PAN PI 
DIA 


1662. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Al Qasim bin Muhammad. Dan dari 
Ibnu 'Aun dari Ibrahim dari Al Aswad keduanya berkata; 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; 
"Wahai Rasulullah, orang-orang selesai dengan mengambil dua manasik sedangkan aku 
hanya satu. Maka dikatakan kepadanya; "Tunggulah, jika kamu sudah suci maka keluarlah 
menuju Tan'im lalu berihramlah kemudian temuilah kami di tempat ini namun derajatnya 
tergantung pengorbanan dan tingkat kesulitanmu". 


Bab: Orang yang sedang umrah melakukan thawaf umrah, kemudian keluar, apakah 
thawafnya telah mencukupinya 


IA AI PLN Gae AAN bê a ANGE 3 Kant 2 fa 


BI ANIES PIA 25 sgil Aa A الله عليه‎ oá 
ك‎ AH b gan Nang NGA KAN ALA aso ka sahé 


y 3G 


EPS Pes PAN سام ور جال م‎ yah Ie G3 


AA 


2g S : SENG SSC BERAN AENEA 


33832 


عو 


Hebat one ti SEE 
KEC LAN Gih Sana 6 مقو‎ Ka ENG ag کو‎ 
Na ag PA KERAMAT ês بعر‎ JANG Aa NE 


IM 


jd آصْحَابِهِقَارَتَحَلَالنّاسُوَمَنَطَافَ‎ Jaw BL SLB ia 
BANI EP PERAN 


1663. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Aflah 
bin Humaid dari Al Qasim dari "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kami keluar bersama 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan haji dan 
ihram-ihram haji. Ketika kami berhenti di Sarif, Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata 
kepada para sahabatnya: "Barangsiapa tidak membawa Al Hadyu dan suka untuk 
menjadikan ihramnya untuk 'umrah, lakukanlah dan siapa yang membawa Al Hadyu, tidak 
boleh (menjadikan ihramnya sebagai 'umrah) ". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beserta 
beberapa orang dari sahabat Beliau yang berbadan kuat dan membawa Al Hadyu, tidak 
berihram untuk 'umrah. Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam masuk menemuiku saat 
itu aku sedang menangis, maka Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis?" 'Aisyah 
radliallahu 'anha menjawab: "Aku mendengar apa yang anda katakan kepada para sahabat 
anda sehingga aku terhalang menjadikan ihramku sebagai 'umrah". Beliau berkata: "Apa 
hubungannya denganmu? '" Aku jawab: "Aku sedang tidak shalat". Beliau berkata: "Tidak 
apa, karena kamu adalah dari anak-anak perempuan keturunan Adam yang telah ditetapkan 
ketentuan atas mereka, maka laksanakanlah hajimu semoga Allah memberikanmu karunia 
dengan hajimu ini". "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka aku laksanakan hingga kami 
keluar (nafar) dari Mina lalu singgah di tempat pelemparan jumrah, Beliau memanggil 
'Abdurrahman lalu berkata: "Keluarlah kamu bersama saudaramu dari tanah haram lalu 
berihramlah untuk 'umrah kemudian jika kalian berdua telah selesai dari thawaf (datanglah 
kemari), kami menunggu kalian berdua disini". Maka kami temui Beliau pada tengah malam. 
Beliau bertanya: "Apakah kalian telah selesai?". Aku jawab: "Ya, sudah". Maka Beliau 
menyeru para sahabatnya agar bersiap-siap berangkat. Maka orang-orang dan termasuk 
yang sedang berthawaf di Ka'bah Baitullah bergegas sebelum shalat Shubuh lalu berangkat 
pulang menuju Madinah. 


Bab: Melakukan dalam umrah sebagaimana yang dilakukan dalam haji 


29 


se 25 272 2 ر٣ و ر‎ A 03 
Ie AA ی‎ AAE A A Kea Sk aa Ph 

SE MB SAE AA AE SIA md ana ae Yes Si 
saan iaon aist fog سن شغزو زنع‎ ya 


A A 4 Wr. £ 
P3 ARASA NAN TI قال‎ ENE EÍ pi aka AAN, 


ع دعو 


SALA SIA pala pat KILAS‏ لت تمھ کر راو TT‏ ا 
AIA Nara IN IE gs Ageng PG KA LER, ٤‏ 
SEL AI‏ أن ES Is AE SEA GE RAN‏ حَجَكَ 


1664. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 
Hammam telah menceritakan kepada kami 'Atho' berkata, telah menceritakan kepada saya 
Shawan bin Ya'la bin Umayyah, yaitu dari bapaknya bahwa ada seorang laki-laki datang 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat Beliau berada di Al Ji'ranah. Orang itu 
mengenakan jubah (baju besar) yang masih terasa sisa wewangian padanya atau nampat 
sisa pewarna kuning, berkata: "Bagaimana aku harus mengerjakan 'umrahku?". Maka Allah 
subhanahu wata'ala menurunkan wahyu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan wajah 
Beliau ditutup dengan kain. Ya'la bin Umayyah berkata: "Aku sendiri sangat ingin dapat 
melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika sedang menerima wahyu". Maka 'Umar 
radliallahu 'anhu berkata: "Kemarilah, apakah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
ketika sedang menerima wahyu dapat menyenangkanmu?". Aku katakan: "Ya". Maka 'Umar 
membuka ujung kain yang tadi menutupi wajah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku 
dapat melihat Beliau sedang bernapas dalam tidurnya". (Kata Shafwan) aku menduga 
bapakku berkata: "Beliau mendengkur sejenak". Ketika Beliau selesai menerima wahyu, 
Beliau bertanya: "Mana orang tadi yang bertanya tentang 'umrah?. Lepaslah jubahmu, 
cucilah dari sisa wewangian dan pewarna kuning dan kerjakan 'umrahmu seperti kamu 
mengerjakan haji". 


AN an ANE LGA ba WI دو‎ 5 KATA Kera 


م 


3 


JA 


#33: Says, EA JIN Aa 3 paka ga: Semoga sa 


“ 


SIN u pó Hak aké iee CA, PANEN GA Sabat AN KAN 
Ke aki KAMA KN OT PANA TALK TANG 
| 0 9035 IA الفكاةو‎ WA Kaka, yaaa As 


peda EA AI AA KIA AN SANG b Isis 45255 


NENG FA KEDA الْمَرَوَكَمِنَشَعَاب‎ D لكر‎ ANA 
HA KANE ABG ANG ANANG Maan a بو‎ 2195 kas $ Kls 
3 


1665. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya bahwa dia berkata: Aku pernah bertanya 
kepada 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat itu aku masih 
muda: "Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah Ta'ala (QS Al Baqarah 158) yang 
artinya: ("Sesungguhnya Ash-Shafaa dan Al Marwah adalah sebahagian dari syi'ar-syi'ar 
Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, maka tidak ada 
dosa baginya mengerjakan sa'iy antara keduanya"), kalau aku berpendapat bahwa seseorang 
tidak mengapa untuk tidak berthawaf (sa'iy) antara kedua bukit itu. 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Bukanlah begitu. Seandainya ayat ini maksudnya sebagaimana yang kamu katakan 
itu, berarti tidak berdosa bila ada orang yang tidak melaksanakan sa'iy antara keduanya. 
Sesungguhnya ayat ini turun berkenaan dengan Kaum Anshar yang dahulu mereka berniat 
haji untuk patung Manat (yang mereka sembah) di daerah sekitar Oudaid. Lantas mereka 
merasa berdosa bila harus sa'iy antara bukit Ash-Shafaa dan Al Marwah. Setelah Islam 
datang, mereka bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masalah itu, maka 
kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ("Sesungguhnya Ash-Shafaa dan Al Marwah adalah 
sebahagian dari syi'ar-syi'ar Allah. Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau 
ber'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'iy antara keduanya"). Sufyan dan 
Abu Mu'awiyah menambahkan dari Hisyam (yakni dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 
'anha): "Allah tidak akan menerima haji atau 'umrah seseorang yang tidak melakukan sa'iy 
antara bukit Ash-Shafaa dan Al Marwah". 


Bab: Kapan orang yang melakukan umrah bertahallul 


AIS AYI A Ka عن جریر‎ NS Si 


AB 33 AI Sae SES BA AH AN anak SN 


20 P Z 2 7 Ld 
4 


AZ 16 3 Pd A Tt. ر‎ Pan 5 2%, A NG ر‎ 
Ber JÊG AA ماحد فقا لصا‎ BSA JM as SUG 9 


4 LAN BSA ea kedya nig aia JEN 33 VE Ka قال‎ 
1666. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim dari Jarir dari Isma'il dari 'Abdullah 
bin Abu Awfa berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunaikan 'umrah begitu 
juga kami bersama Beliau. Ketika Beliau memasuki Makkah Beliau melaksanakan thawaf, 
begitu juga kami melaksanakannya kemudian Beliau mendatangi bukit Ash-Shafaa dan Al 
Marwah begitu juga kami (untuk melaksanakan sa'iy). Saat itu kami melindungi Beliau dari 
penduduk Makkah bila ada seseorang yang akan melempari Beliau. Ada di antara sahabatku 
yang bertanya kepadanya ('Abdullah bin Abu Awfa): "Apakah pada saat itu Beliau masuk ke 
dalam Ka'bah?". Dia menjawab: "Tidak". Sahabatku itu berkata: "Ceritakanlah kepada kami 
apa yang dikatakan Beliau tentang Khadijah radliallahu 'anha". Beliau bersabda: "Berikanlah 


kabar genbira kepada Khadijah (bahwa ia akan memperoleh) rumah di surga yang terbuat 
dari mutiara yang didalamnya tidak ada hiruk pikuk dan kepayahan". 


ر 


EU اكاك‎ E E E ع‎ NGANG E 
يدي يان عن عمر و بن دينار بن عمر رصي عن ر جر‎ 
002 21244 2 AG Pa AA 2 SA 75 A T iN? 21 - (Aan 22 . 574 < 
aa الله‎ ea usa gan 
2 ر ر‎ 
A aN 2 27 z 7 2 < 7 ر‎ < Pa . ا‎ î G: 2 5 و‎ < f 
Sr 38 313 3 al A SL SKS قطاف بالبيَتِسَبَعًاوَ صَل خَلْفَ الْمَقَامِرَ‎ 
CA 


A - 
A 2 كام ره‎ Rr Axa LIP 3G ر‎ í 2223 fr ANG 2 م‎ < 
يَطوف‎ FS GAN AA a رسو ل اله اسو ةسه قال و سَألتا جَابر‎ 
AA 


1667. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari 'Amru bin Dinar berkata: "Kami pernah bertanya kepada Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma 
tentang seseorang yang melaksanakan thawaf di Ka'bah Baitullah dam 'ibadah 'umrahnya 
namun belum melaksanakan sa'iy antara bukit Shafaa dan Marwah, apakah dia boleh 
mendatangi (berhubungan dengan) isterinya?. Dia menjawab: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah datang ke Baitullah untuk haji yang Beliau thawaf di Ka'bah Baitullah tujuh 
kali putaran kemudian shalat dua raka'at di belakang Maqam (Ibrahim) lalu melaksakan sa'iy 
antara bukit Shafaa dan Marwah tujuh kali. (Kemudian dia membaca QS Al Ahzab ayat 21 
yang artinya): ("Sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah"). Dan 
kami pernah pula bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu tentang hal ini. Maka 
dia berkata: "Janganlah orang itu mendekati isterinya hingga dia melaksanakan sa'iy antara 
bukit Shafaa dan Marwah". 


- Pa A A 4 Da PaA A ر و‎ Za 

2A 7? Ea Lm KAA SU NKRI AA 2 TUN AT‏ 2 ?2 ع Aa‏ ر وء 

واد AAA‏ رسع . ر ا ےی a ayaa‏ ےکر اکر ا ا ع ےر و MEI‏ 

ga ya‏ الا شع ي رضي BELA‏ قد مت عل gal‏ صل da JARAN‏ بِالْبَطحَاءِوَهِوَ ميخ فقال 
Pa‏ 


- 
2496 8 


DA 
Mé asai صل‎ AA BAG SEB 
44 - 2 2 27 - 
7 


Z on AAA Aaz a aA LA aaz "2-1 0 
sa An ea an ena a 


3 A PA 2 
MAS SERU N aE i فک أف‎ iL tiai Lia 


z 2 LA 


AAN Jani SEE kaa ALAN صل‎ AN RSA SI AKI AGS 
1668. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Oais bin Muslim dari Thorig bin 
Syihab dari Abu Musa Al As'ariy radliallahu 'anhu berkata, "Aku menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ketika Beliau berada di Bathha', ketika Beliau singgah untukk 
istirahat lalu Beliau bertanya kepadaku: "Bagaimana cara kamu berihram?". Aku jawab: "Aku 
berihram dengan bertalbiyah (berniat memulai haji) sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berihram". Maka Beliau berkata: "Kamu sudah berbuat dengan baik, maka 
thawaflah di Ka'bah Baitullah dan sa'iy antara bukit Shafaa dan Marwah lalu bertahallullah". 
Maka aku thawaf di Ka'bah Baitullah dan sa'iy antara bukit Shafaa dan Marwah. Kemudian 


aku menemui seorang wanita dari Banu Oais lalu dia mencari kutu kepalaku. Kemudian aku 
berihram untuk haji. Setelah itu aku selalu memberi fatwa cara manasik seperti itu hingga 
masa khilafah 'Umar radliallahu "anhu yang dia berkata: "Jika kita mengambil pelajaran dari 
Kitab Allah maka Dia memerintahkan kita untuk menyempurnakannya dan apabila kita 
mengambil sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya Beliau tidak bertahallul 
hingga Al Hadyu sampai pada tempat penyembelihannya". 


mana AAN عَمْدْوعَ نأي‎ Sg TA RA AS بُعِيسَى‎ PAN SAS 


Wei Pe a SE Sal 


“ 


Pa JR کا قلي اة ارو‎ seb Ini E GUA 
AI EA AL eiaa É; 


1669. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb telah mengabarkan kepada kami 'Amru dari Abu Al Aswad bahwa 'Abdullah, maula 
Asma' binti Abu Bakar menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar Asma' berkata: 
"Setiap kali ia melewati Al Hajun ia bersalawat untuk Rasulullah Muhammad, dan berkata; 
"Sungguh kami pernah singgah bersama Beliau disini, dan ketika itu kami amat kekurangan, 
bekal kami menipis. Lalu aku ber'umrah dengan saudara perempuanku 'Aisyah, Az Zubair, 
fulan dan fulan. Ketika kami telah selesai dari thawaf di Ka'bah, kami bertahallul kemudian 
kami berniat haji dari Al 'Asyiy". 


Bab: Apa yang diucapkan saat kembali dari haji atau umrah atau peperangan 


ANG EÉN رضي‎ AE ANE افع‎ UE au, Pang > A KA ara 


SY Nas AI KRAI ea 1 
آيبُونَ‎ Pan IE BMA ALA, Ae SAYA VI Peng n 


SA UG aag دصر‎ BAE SÉNG SAM عا بدو و ساج دوو لر‎ ya 
1670. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam apabila kembali dari suatu peperangan atau haji atau 'umrah, Beliau 
bertakbir tiga kali pada setiap dataran tinggi dari permukaan bumi lalu berdo'a: "Laa ilaaha 
illallahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in 
gadiir. Aayibuuna taa'buuna 'aabiduuna saajiduuna li rabbinaa haamiduun. Shadagallah 
wa'dahu wa nashara 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdah”. (Tidak ada ilah yang berhak 
disembah selain Allah satu-satunya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, 
dan pujian dan Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Kita kembali, sebagai hamba yang 
bertaubat, ber'ibadah, sujud untuk Rabb kita dan yang memuji-Nya. Allah Maha Benar 
dengan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan musuh-musuh-Nya) ". 


Bab: Menyambut jamaah haji atau orang yang perang saat kembali 


Fa 2 D 253‏ م 2 54 ور و ےر St‏ 5 - ر aa G4 Ao‏ م 

A Esa Fe SENSASI بن اسر حد تا یر ید بن زر‎ aa ESA 
g A 4 4 4 

LE NA Pa tar 27 Ar PA AL NG م م ألا م‎ PT ABEN NG A A - ITA 


ا 
Ja‏ خر خلفه 


1671. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sampai di Makkah 
Beliau ditemui anak-anak kecil Suku Bani 'Abdul Muthalib lalu Beliau menggendong salah 
satu dari mereka di depan dan yang lainnya dibelakang" 


Bab: Datang di waktu pagi 


- 
0 00 


PA A 2 وام‎ Z ت2 واه‎ b Dan مح‎ 97 P KIWA A ر 222 هر لم‎ 
UEA رضي‎ LE Pen Wake PS Ga, LAIN ا خمد بن‎ SHS 


0 4 


رسو ل ال صل SU AS Ta AE‏ مسجد PN‏ ِوَإِذَارَجَعَصَلَ بِذِي 
SA Pen ARE‏ 


1672. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Hajjaj telah menceritakan kepada kami 
Anas bin 'Iyadh dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi menuju Makkah, Beliau shalat di masjid Asy- 
Syajarah dan jika kembali Beliau shalat di Dzul Hulaifah di dasar lembah dan bermalam 
disana hingga shubuh. 


Bab: Masuk di sore hari 


As AAN 


- MG 
لله عنه‎ 7 


PA Cia A » 5 pL داه دام‎ AUE 4 ا ر وو‎ 


- LA 


A لا‎ 


47 ع‎ E ANA EN AN کو و ع كر ادر‎ z NII NG 

قال كان GAS NN JIA hY EA Le‏ ةو عَشيّه 
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami‏ .1673 
Hammam dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abu Tholhah dari Anas radliallahu 'anhu berkata: "Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah pulang kepada keluarganya secara mendadak di‏ 
malam hari dan tidak memasuki rumah kecuali pada pagi atau siang hari".‏ 


Bab: Tidak mengetuk pintu rumah di malam hari jika telah sampai Madinah 
0 aan 3 AAA? LG 2 ل آم‎ - a ر يم 5 ر بر‎ 
صل الله‎ Sam Ch NGALANI PRA. Jeng bara San اهي‎ Ara 


ta 


086 2.21 aa Mk 2 
. r 
PE AP 


1674. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Muharib dari Jabir radliallahu "anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang jika seseorang pulang mendadak kepada keluarganya di malam hari". 


Bab: Orang yang memacu untanya ketika sampai Madinah 


AR PA 
A A دو دس‎ ANG Log 33 


PG ag JA AGAVA 


SAS APA IE Pd sa katak lala Pat LAI AS 


WAS AA aa عن ميد ڪر‎ Pre BATAN کاب‎ 
Miti ias MEA يرعن انی قال‎ 22 ne 


1675. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepada saya Humaid, bahwa dia 
mendengar Anas radliallahu "anhu berkata: " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bila 
pulang dari bepergian dan melihat dataran tinggi kota Madinah, Beliau mempercepat jalan 
unta Beliau dan bila menunggang hewan lain Beliau memacunya". Abu 'Abdullah Al Bukhariy 
berkata: Al Harits bin 'Umair dari Humaid: "Beliau memacunya karena kecintaannya (kepada 
Madinah). Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami 
Isma'il dari Humaid dari Anas berkata, ".... Beliau melihat dinding-dinding kota Madinah ....". 
Hadits ini diikuti pula oleh Al Harits bin 'Umair. 


Bab: Firman Allah "Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya..." 


5 


SIB GI gag EN إِسَحَاقَقَالَمَمِعْتُ الْمَرَاءَرَضِيَ‎ PA الو ليد‎ SS 
APAK otg TT PEN FE فنا گات‎ 
mó sa PELNI AGUNG, anna SAE yaa 
sid en pi 


1676. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishaq berkata: Aku mendengar Al Bara' radliallahu 'anhu berkata: "Ayat ini 
turun kepada kami, yaitu Kaum Anshar jika mereka menunaikan haji lalu kembali pulang, 
mereka tidak memasuki rumah-rumah mereka dari pintu depannya namun mereka masuk 
dari belakang. Kemudian datanglah seseorang dari Kaum Anshar yang ia masuk dari pintu 
depan seakan-akan ia merubah kebiasaan tadi. Maka kemudian turunlah firman Allah OS Al 
Bagarah ayat 189 yang artinya: ("Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari 
belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan masuklah 
ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya"). 


Bab: Safar adalah setengah dari siksaan 
PELAN 253 عنمي عاي صَالِحِعَنْ أي هر‎ SEN PN PPA BAP NT دتا‎ 
Ma 35 923 5 aab Kies EN ANAK لق‎ ENIG ka sahé LA صَل‎ aa | 


LA 


NANA 54 


1677. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Sumayya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bepergian (safar) itu adalah sebagian dari siksaan, yang 
menghalangi seseorang dari kalian dari makan, minum dan tidurnya. Maka apabila dia telah 
selesai dari urusannya hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya". 


Bab: Musafir jika terburu-buru untu menemui keluarganya 


r 


2 4 £ P 55 2 27 2.2 "md 
KEL Wa ea KE قال احبر‎ PAR MERASA مرم‎ bima la 


لا٤ عْبَيْ د شدَّمُوَجع قَأسْرَ‎ eta Kan SANG يي‎ MAP sa 


A 


04 PA 
رركو تي 02 ا سر‎ WAN Ao Aa ار‎ SP Ke RaR an naa 2 sg. 
ANA A Aka a PBA NG NGA A WE SS 
LES 275 P pasi Bit ار‎ E 


1678. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah mengabarkan kepada saya Zaid bin Aslam dari 
bapaknya berkata; Aku pernah bersama 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu pada suatu 
jalan di kota Makkah. Lalu sampai berita kepadanya bahwa Shafiyyah binti Abu 'Ubaid 
sedang menderita sakit. Maka dia mempercepat jalannya hingga apabila warna kuning 
dilangit telah hilang dia berhenti dan melaksanakan shalat Maghrib dan 'Isya' dengan dijama' 
(menggabungkan keduanya), kemudian dia berkata: "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila perjalanannya sedang berat dan tergesa-gesa Beliau mengakhirkan shalat 
Maghrib lalu menggabungkannya dengan keduanya (dengan shalat 'Isya') ". 


Bab: Jika orang umrah tertahan 


Il AE au ak a ar 
aka ya 212A اله‎ feá AEL م به‎ A YEAR 25 


PAG 


gang SM Lisa Pars ag D‏ الْحَدَيْبيَة 


1679. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu ketika berangkat menuju 
Makkah untuk menunaikan 'umrah pada zaman timbulnya fitnah (kekacauan) dia berkata: 
"Jika aku dihalangi dari (ber'ibadah) di Baitullah, maka aku akan melaksanakan 'ibadah 
'umrah ini sebagaimana kami pernah melaksanakannya bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam". Maka dia berihram untuk 'umrahnya dengan mencontoh Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang pernah berihram untuk 'umrah pada tahun perjanjian Hudaibiyah. 


24 4 AA ت‎ 2 4 RAW 

SAN SS‏ محمد SEA‏ وي NG ang era‏ عبد 
yT‏ َعْمَرَرَضِيَ PAN KP GANG SIA‏ 
a AES PO JANG NAN‏ 
A 5 BAK Pa‏ او > ا LG‏ و ر ر كر ے ۶ر ور ر ر ر KE‏ ےر ب 2r‏ 
KENAN da‏ 77 لبَيِتَفَحَرَ ا Jar Sasa Jo DA‏ راسه‌واشهد S3‏ 

5 2 A 54 nd 4 A Lyra DI E 
US بعلت‎ Il iba و‎ ENYA AN 5 
WAS JB an KAA َمِنَنِي‎ AA data Ca Je BAN 


7 pa 
Zory 3 ورد‎ 49 


IS saia PA ڪل يو‎ ala Na giei : e r 


As; Se م 2 0 ر ر‎ ANK A رو ر‎ NGA : Ki an 
APP Aa ڪام‎ AYAT PEA AERE PA AK: 
Pia بي‎ Pa نانع‎ 


1680. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' telah 
menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' bahwa 'Ubaidullah bin "Abdullah dan Salim 
bin 'Abdullah keduanya mengabarkan kepadanya bahwa keduanya pernah berbicara dengan 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu pada suatu malam saat datangnya pasukan Ibnu Az 
Zubair. Keduanya berkata: "Tidak memberikan madharat kepadamu seandainya kamu tidak 
menunaikan haji pada tahun ini karena kami khawatir akan terjadi penghalangan buatmu 
menuju Baitullah". Maka 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah keluar 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Kafir Quraisy menghalangi kami dari 
Baitullah. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih hewan gurban dan 
mencukur rambut Beliau. Dan aku bersaksi kepada kalian bahwa aku telah mewajibkan 
(berniat untuk) 'umrah ini, dan insya Allah aku akan berangkat. Jika aku diberi kebebasan, 
aku akan laksanakan thawaf di Baitullah, namun bila aku dihalangi, aku akan melaksanakan 
sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakannya yang saat itu aku 
bersama Beliau yang berihram untuk 'umrah dari Dzul Hulaifah kemudian berjalan sesaat 
lalu berkata: "Sesungguhnya pelaksanaan haji dan 'umrah satu. Dan aku bersaksi kepada 
kalian bahwa aku telah mewajibkan diriku untuk berihram haji bersama 'umrahku". Dan 
Beliau tidak bertahallul dari keduanya hingga Beliau bertahallul pada hari Nahar sesaat 
setelah menyembelih hewan qurban". Dan dia 'Abdullah bin 'Umar radliallahu "anhu berkata: 
"Beliau tidak bertahallul ketika menyelesaikan thawaf yang satu pada hari memasuki 
Makkah". Telah menceritakan kepada saya Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi; Bahwa ada sebagian dari anak-anak 'Abdullah berkata, kepadanya: 
"Seandainya kamu menunaikan ini." 


Sz 


ES ناي‎ ES AE “ag WA Olesi SIS SAS EN SAS 


NA ATA NG ATT 2 Fiber DE 2 116 516 7 
رَاسَه‎ ah AN ATA Pa AT عباس رضي الله‎ ١لاق‎ HY áa Me 

AN ASASI gi PA‏ مَرَعَامًاقابلا 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad berkata, telah menceritakan kepada‏ .1681 
kami Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Salam telah‏ 
menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari 'Ikrimah berkata, Ibnu 'Abbas‏ 
radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi shallallahu "alaihi wasallam pernah‏ 
terhalang melaksanakan haji, maka Beliau mencukur rambut Beliau, mendatangi isterinya‏ 
dan menyembelih hewan korban. Beliau baru ber'umrah pada tahun berikutnya.‏ 


Bab: Tertahan dari pelaksanaan haji 


A - 


ذقنا اهدي تعفد مداخ ENG NPRN BULE AG AENG‏ 
و وور A‏ 6 2 6 او Ls,‏ 
رضي sah KN‏ قول اش an‏ هرسو ل الله صي اله AA Bahasa: AWAN‏ دک 


$ Z 7 ومر وص‎ NS 9 PA 27 0 "and 
Bilas 3 (SAP BL pn AS A TE 


2 Rea عَنالرهُري قال حَدَدْنِي سَالمء‎ ker Sabang E Gin 


1682. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy berkata, telah 
mengabarkan kepada saya Salim berkata: Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Tidak 
cukupkah bagi kalian sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila seorang dari 
kalian terhalang melaksanakan haji, maka hendaklah dia thawaf di Ka'bah Baitullah lalu sa'iy 
antara bukit Shafaa dan Marwah kemudian bertahallul dari segala sesuatu hingga dia 
melaksanakan hajinya pada tahun berikutnya, dan dia menyembelih hewan qurban atau 
shaum jika tidak membawa hewan qurban?". Dan dari 'Abdullah telah mengabarkan kepada 
kami Ma'mar dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepada saya Salim dari Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma seperti hadits ini". 


Bab: Berkurban sebelum mencukur saat terjadi pengepungan 


Az Az DAH 


BLN aa WEEG مَعْمَو عَنَالزّهْرِ‎ AG AH NG KTI MASS Anas 
MA A3 Ae TAN JAYA Pat NAGA ANA PON 


1683. Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah menceritakan kepada kami 'Abdur 
Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari Al Miswar 
radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih hewan gurban 
sebelum mencukur rambut lalu memerintahkan para sahabat Beliau melakukan hal yang 
sama. 


Ae HARAP AN aed NA ee PK TEA NYA 


SEE AI RAN AA 00 2 
D RAPI IN palana 5 ak SA 
وَحَلَيَرَأَسَهُ‎ 


1684. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahim telah mengabarkan 
kepada kami Abu Badar Suja' dari 'Umar bin Muhammad Al 'Umariy berkata: dan Nafi' telah 
menceritakan bahwa 'Abdullah dan Salim keduanya berbicara kepada 'Abdullah bin 'Umar 
radliallahu 'anhuma, maka dia (Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu) berkata: "Kami pernah 
keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk melaksanakan 'umrah lalu orang- 
orang Kafir Quraisy menghalangi kami dari Baitullah. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menyembelih hewan sembelihannya lalu mencukur rambut Beliau". 


Bab: Pendapat yang mengatakan "Bagi orang yang tertahan tidak ada badal 
(pengganti)..." 


4 A A2 - » G5 2,23% و‎ - Fa Pa Pa Tapa Ip 
حون کد ع ا‎ MEME وشح‎ AM SEA, SA قال‎ Ine Kh 
TCP رضي‎ LI o'g عب دزی 3 عن‎ 1 


ra 
به با 757 و‎ sadr ا ت‎ sel ° 223 K 
aa عله‎ PA SAPU ea مُعَتَمرَ افي‎ SG 


BAK ESA AA ISIS صل اليه و ملم‎ AN Ja Nias gana JAG 
Sao أَصْحَابدِقَقَالَمَأَمَدِهُمَاِلَاوَ‎ JJ LÊNGA مهالاو‎ Mau عُمَرَ مَظَرَ في آَم‎ 


ءوس مه 


SAM pané 2 KE PA Wei eU LA A) GENE a 


1685. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata, ketika dia hendak 
berangkat melaksanakan 'umrah saat terjadinya fitnah: Jika aku dihalang-halangi dari 
Baitullah, kami akan melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu aku akan berihram untuk 'umrah karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah berihram untuk 'umrah pada tahun perjanjian Hudaibiyah" Kemudian 'Abdullah bin 
'Umar radliallahu 'anhu memandang bahwa urusan keduanya (haji dan 'umrah) tidak lain 
kecuali satu. Lalu dia mendatangi para shahabatnya seraya berkata: "Aku bersaksi kepada 
kalian bahwa aku telah meniatkan hajiku ini bersama 'umrah". Maka dia thawaf untuk 
keduanya (haji dan 'umrah) dengan satu thawaf dan memandang bahwa hal itu sudah 
memadai lalu dia berqurban. 


Bab: Firman Allah "...Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di 
kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah..." 


PETI NIA عن مي دينب عن‎ LENSA ah ANE SA 


pa A 


GN GA NT KA GL َمُعَنْرَسُو لاله صل‎ sagas igih 


يَارَسُولَاللَّهقَقَالَرَسُو Lada SIANG Pa SAK sága PA A‏ کین 
أَوَ امَك بشاة 


1686. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Humaid bin Qais dari Mujahid dari 'Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin 
'Ujrah radliallahu "anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau berkata: 
"Barangkali kamu terkena serangga (kutu di kepala)?". Dia menjawab: "Benar, wahai 
Rasulullah". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Cukurlah rambutmu, lalu 
shaum tiga hari atau berilah makan enam orang miskin atau bergurban dengan seekor 
kambing". 


Bab: Firman Allah "...atau bersedekah.." yaitu memberi makan enam puluh orang 
miskin 


TIA SAN UN Nana Mali Lp EA NA مكار‎ 


Bas PISA SA la EM SAN Aa 
Van jala ATAN SEN MAN KAN NE SABU A 
nagka ah NINEN a aké A A PATAH 
9 Ka 


1687. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sayf 
berkata, telah menceritakan kepada saya Mujahid berkata, aku mendengar 'Abdurrahman 
bin Abu Laila bahwa Ka'ab bin 'Ujrah radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menghampiriku di Hudaibiyah ketika kepalaku dipenuhi kutu, Beliau berkata: 
"Barangkali kamu terkena serangga (kutu di kepala)?". Aku jawab: "Benar, wahai Rasulullah". 
Maka Beliau berkata: "Cukurlah rambutnu". Atau dia berkata: "Ayat ini turun untukku" (OS 
Al Baqarah ayat 196 yang artinya): ("....Maka barangsiapa dari kalian yang sakit atau 
tertimpa sesuatu pada kepalanya...) hingga akhir ayat. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: "Laksanakanlah shaum tiga hari atau bershadagah sebanyak farag (tiga shah) 
terhadap enam orang atau bergurban dengan yang mudah buatmu". 


Bab: Memberi makan sebagai fidyah adalah setengah sha' 


WA 


NE NG Jaa عبد الو‎ ag A Ngga عبد ل‎ TKA ANA YA 
Mars كعات‎ PEANG Eti E ask 

NDA GE NAGA ASUS جهِي‎ 2 Ka JANG PAM Fate الله‎ Ape 
RIEAN EEEE EE 5 
emas لڪل‎ 


1688. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Abdurrahman bin Al Ashbahaniy dari 'Abdullah bin Aku mendengar 'gil berkata: 
'Aku duduk dekat dengan Ka'ab bin 'Ujrah radliallahu 'anhu lalu aku bertanya kepadanya 
tentang fidyah, maka dia menawab: "Ayat itu turun untukku secara khusus dan buat kalian 
secara umum, yaitu aku pernah dibawa kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
sementara wajahku banyak dipenuhi kutu, maka Beliau berkata: "Mengapa aku melihat 
kamu dalam keadaan sakit sedemikian parah yang belum pernah aku lihat sebelumnya? dan 
mengapa aku melihat kamu dalam keadaan kepayahan sedemikian memuncak yang belum 
pernah aku lihat sebelumnya? apakah kamu memiliki kambing?". Aku jawab: "Benar". Maka 
Beliau berkata: "Laksanakanlah shaum tiga hari atau berilah makan enam orang miskin yang 
untuk setiap satu orang miskin sebanyak setengah sha'". 


Bab: Kurban dengan satu kambing 


kd مم ميم‎ Z WA - ¢ 2 sa 18, 75 ر يم —. - ر يم‎ 
Bok Pen maa ge Senai 


JA AA AT alga PAHA feá Á رَضِيَ‎ iii KESAN 
Gaine Ai BEE, NABA AS SISA PON ja 


AKA PANAI‏ وقول اشم ا و HAN z ilan‏ قَابَينَ 


- 7 - 
(ye‏ و رم م Lilo‏ 2 


5 2 0 و‎ 258 LN SN و و و‎ AN 0000 Z A NIN 
Perai 3 USA kn gaga ثلاتةأيّاموَعَنَ محمد‎ gag و‎ lagas 
LA 


KIE Je NG gen ALA هرضي‎ Pena a BE IE Nan 
WA مه‎ T- AN 72 
jang SE BEAST 5 


1689. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah menceritakan kepada kami Rauh telah 
menceritakan kepada saya Syibil dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid berkata, telah 
menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin 'Ujrah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melihatnya sedang pada wajahnya banyak 
berjatuhan serangga. Beliau bertanya: "Barangkali kamu terkena serangga (kutu di kepala)?". 
Dia menjawab: "Benar". Maka Beliau memerintahkannya agar mencukur rambutnya. Saat itu 
Beliau sedang berada di Hudaibiyah dan belum menjelaskan kepada mereka bahwa mereka 


harus bertahallul disana sedangkan Beliau sangat ingin agar mereka dapat memasuki 
Makkah. Maka Allah menurunkan ayat tentang fidyah. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam memerintahkannya agar bershadagah sebanyak farag (tiga sha') atau bergurban 
dengan seekor kambing atau shaum tiga hari. Dan dari Muhammad bin Yusuf telah 
menceritakan kepada kami Warga' dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin 'Ujrah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya (Ka'ab bin 'Ujrah radliallahu 'anhu) dalam 
keadaan wajahnya dipenuhi kutu yang berjatuhan, dan terus seperti diatas. 


Bab: Firman Allah "...maka tidak boleh rafats ..." 


ANGAS 3G Pp abu Faz - A 2 ورو‎ AAA A 7 Tg se 
لاض‎ e sea AN ES 
A 


Ah GEN His رفت ولم‎ BE hp 4 AE SANA 


1690. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Manshur aku mendengar Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menunaikan 
haji di Baitullah ini kemudian tidak berkata, -kata kotor dan tidak berbuat fasiq maka bila dia 
kembali keadaannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya". 


Bab: Firman Allah "...berbuat fasik dan berbantah bantahan di dalam masa 
mengerjakan haji..." 


,259 واي لم AA‏ لي وهم 12A‏ ور جر و ALA AG 5 meg A‏ 
SAS‏ محمد محمد بن يوسف Sa‏ نعن منصو مَنْصُورٍعَنّأبي حازم JELANG PAI LE‏ 
A‏ 


P A ا رک‎ saga ale po LANG 


1691. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Manshur dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menunaikan haji di Baitullah ini 
kemudian tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasiq maka bila dia kembali 
keadaannya seperti saat dilahirkan oleh ibunya". 


Bab: Balasan bagi orang yang berburu dan selainnya, dan firman Allah "..janganlah 
kamu membunuh binatang buruan , ketika kamu sedang ihram.." 


KN AA ES 3 BE A IE WAN SISA KA SAS 


2 2 
£ 


AN ist BIN BEN basal ab MET ag pal alga‏ صلا 

SIS بحمَار وح‎ KIE ES ans Ra BE iba ni GUI ala كيهو‎ 

BEI Kea ARNALT Da bea aké 
A < “ Gg 


a 54 ام‎ E < > و‎ -2 ê PGA NATA, Sara NARA 


Pa 


Z 
P w Z 2 A 


BANI AG MAEN JG Se سَلّم قال ر‎ ANE SAS SA 


رو ر3 


کک Lela ANG l A G = SA‏ ل 


1692. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya dari 'Abdullah bin Abu Qatadah berkata; Bapakku berangkat pada 
tahun Perjanjian Hudaibiyah lalu para sahabat (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) berihram 
sedangkan dia tidak. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendapatkan berita bahwa para 
musuh akan menyerang Beliau, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat. Dan ketika 
aku bersama para sahabat Beliau yang sedang tertawa saling bercengkerama satu sama lain, 
aku melihat ada seekor keledai liar. Keledai itu aku ikuti kemudian aku tikam dan aku ikat 
sehingga tidak bergerak lagi. Aku meminta bantuan mereka namun mereka enggan untuk 
membantuku. Lalu kami memakan dagingnya namun kami khawatir ada musuh. Maka aku 
mencari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan terkadang memacu lari kudaku dan 
terkadang aku memperlambatnya. Kemudian aku berjumpa dengan seseorang dari Bani 
Ghifar pada tengah malam lalu aku bertanya kepadanya: "Dimana kamu meninggalkan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam?". Dia berkata: "Aku meninggalkan Beliau di daerah Ta'hin yang 
Beliau beristirahat siangnya di Suqya". (Setelah bertemu), aku berkata: "Wahai Rasulullah, 
keluarga (para sahabat) baginda menyampaikan salam dan rahmat Allah buat baginda. 
Mereka sedang khawatir menghadapi musuh tanpa mendampingi baginda, maka tunggulah 
mereka". Aku katakan pula kepada Beliau: "Wahai Rasulullah, aku telah berburu keledai liar 
dan aku masih menyisakan dagingnya". Maka Beliau berkata, untuk mereka: "Makanlah". 
Padahal saat itu mereka sedang berihram. 


Bab: Jika orang-orang yang sedang ihram melihat binatang buruan kemudian 
tertawa 


e aga ban aa 
hla” Pa Ae A < j A ور‎ Kala 
Kia pan CLS Aap Sa uan ar e 

Aa م‎ + LA ا‎ 7 E بك‎ WAN 


4 7 2 ر وور“‎ A A WA AAN A 2 P ر‎ Gea 
بر سول الوص‎ ANE Kn CS قا‎ gana 33 sap an sasa 
SAK مِنْبَنِي‎ AE EA Uta? pal JA GL ga قر‎ sidat PAM Pars 


4 


2 794 A z4 KN oa او و‎ SIE ¢ ور‎ KAKA AL p 
NA a ل‎ SIS JAN 3 
عون‎ aa سُولَالَهِإِنَأَصَحَابَكَ أَرَسَلُو‎ ES ada MIA SSI PRA 
KANA ےر‎ A 22 Ag اوو‎ & 5 s R2? DEEP 
eia jaa GG Sa Nada Nyak KL 2: Ak جر كاد‎ 013 SENI 


2 


4 


ae an SANA Jo NG gan ISA 663525) جار و حش و‎ GANG) ANG رسو‎ 


SAA AAD 
TUAN 
1693. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ar-Rabi' telah menceritakan kepada kami 
'Ali bin Al Mubarak dari Yahya dari 'Abdullah bin Abu Qatadah bahwa bapaknya 
menceritakan kepadanya, katanya: Kami berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pada tahun Perjanjian Hudaibiyah lalu para sahabat berihram sedangkan aku tidak. 
Lalu kami mendapatkan berita bahwa para musuh sudah berada di Ghoiqah. Kami berangkat 
menghadapi mereka. Dalam perjalanan para sahabatku melihat ada seekor keledai liar yang 
menjadikan mereka tertawa satu sama lain. Maka aku intai lalu aku ikuti dengan kudaku lalu 
aku tikam dan ikat sehingga tidak bergerak lagi. Aku meminta bantuan kepada mereka 
namun mereka enggan untuk membantuku. Lalu kami memakan dagingnya. Kemudian aku 
berusaha menyusul Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena kami khawatir ada musuh. 
Maka aku terkadang memacu lari kudaku dan terkadang aku memperlambatnya. Kemudian 
aku berjumpa dengan seseorang dari Bani Ghifar pada tengah malam lalu aku bertanya 
kepadanya: "Dimana kamu meninggalkan Nabi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Dia 
berkata: "Tadi aku meninggalkan Beliau di daerah Ta'han yang Beliau beristirahat siangnya di 
Suqya". Akhirnya aku berjumpa dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga aku 
hampiri, lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, para sahabat baginda menyampaikan salam 
dan rahmat serta barakah Allah buat baginda. Mereka sedang khawatir menghadapi musuh 
tanpa mendampingi baginda, maka tunggulah mereka". Maka Beliau menunggu mereka. Aku 
katakan pula kepada Beliau: "Wahai Rasulullah, kami telah berburu keledai liar dan kami 
masih menyisakan dagingnya". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepada 
para sahabat Beliau: "Makanlah". Sedang saat itu mereka sedang berihram. 


Bab: Orang yang sedang ihram tidak boleh membantu orang yang halal (tidak 
ihram) membunuh binatang buruan 


م ی رو ان م OES‏ 258 222 و ر Pa La‏ 22 و ئەر و SIALE Ka 7 272A‏ 2 
CSS‏ عبد الله بن حمر SAS‏ سيان USA‏ صالځ ب SM Aa ESL‏ 


P WA sz AKAP ZAH, o KAA WA‏ 4 سر کو 22 4 -A2 AN‏ ا 98 و 

a a be ga KAS Jaan Pari SSI‏ بِالْقَاحَةَمِنَالْمَدِينَهَعَبى ثلاث حو 
72 

Ag OES 4. < 3 و‎ 2z وح در‎ 2A - للم وو 4 ر وهم و ر ےہ‎ ANGEL 

an re كيسان عَن ا ي محمد‎ a KE Sis 


LA 
LL 


MEA Ap PAN AE bagi pala pas a sa EN صل‎ AN NE 


a 


l 2 DANG A s2 ا‎ A 1 00006 Pap 020.2 2A 14 CAEP a 
عَلَيَِبِشَيَءِإِنَامْحْرِ مون‎ a وق سو‎ a فَإِذَاحمَارُ‎ E A 


AA LA و‎ 


7 AA, z „4 ÍA lAa A 2 T a AAAA ب‎ k - 
كلواوَقالَ‎ prani Nb Ap a الْحمَارَمِنَوَرَاءِأْ‎ ES PASI لته قا‎ a 
4 A AA ké Z A 0 يورم‎ Í 7 Ka ا‎ 
WJ IN LS هو أمَامَتافسألتەققال‎ sada SAE Jo Ga NE LIS GYA ran 

3 و 2 A‏ 04 و 2 5 
عَمَرُواذْهَبُواإلصَالِي فَسَلومْعَنَهَذَاوَغَيرِهوَقَدِمَعَلَيَنَاهَا 


1694. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Shalih bin Kaisan dari Abu Nuhammad 


Nafi" maulanya Abu Qatadah dia mendengar Abu Qatadah radliallahu "anhu berkata: "Kami 
berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tiba di Qahah yang jaraknya tiga 
hari perjalanan dari Madinah". Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali 
bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami 
Shalih bin Kaisan dari Abu Muhammad dari Abu Qatadah radliallahu "anhu berkata: ": "Kami 
berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tiba di Oahah. Diantara kami ada 
yang berihram dan ada pula yang tidak. Aku melihat para sahabatku sedang memperhatikan 
sesuatu. Maka aku ikut memperhatikannya yang ternyata seekor keledai liar yang sudah 
terkena cambuk. Mereka berkata: "Kami tidak akan membantumu untuk mendapatkannya 
karena kami sedang berihram. Maka aku berusaha menangkapnya lalu berhasil, kemudian 
aku bawa keledai tersebut dari balik bukit kecil lalu aku menyembelihnya. Kemudian aku 
datang menemui para sahabat membawa dagingnya. Diantara mereka ada yang berkata: 
"Makanlah". Dan sebagian yang lain mengatakan: "Jangan kalian makan". Maka aku 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang saat itu Beliau berada di depan kami, lalu 
aku bertanya tentang masalah itu, maka Beliau berkata: "Makanlah daging itu karena dia 
halal". Maka kemudian 'Amru berkata, kepada kami: "Pergilah dan temui Shalih lalu 
tanyakan kepadanya tentang masalah ini dan masalah lainnya. Maka Shalih menemui kami 
lalu berkata, " Bawalah kemari". 


Bab: Orang yang sedang ihram tidak boleh berisyarat kepada orang yang tidak 
ihram pada binatang buruan sehingga ia memburunya 


PN ANA KA SI AR ga ڪڌ تامو‎ 
Ha ga - AN Ag Abaya 12 Senu SRA 
PANGAN ناجل بخ‎ Aga Ja AJA IIA Pa 


2 


Ulas AB ES بو‎ er MAA eg بو‎ ANAK 


P 


ا 2 سم TA PA‏ ر 27 2 < ? 

JI Sa دَهَحَمَلْنَامَابَقِي‎ ya PASI KS ISC 163 Gesi ASI Iu 

PA PIN وقد‎ EA ES GANG AI JGA ga الله‎ Ie gen AG 

SAMAN 228 A وو‎ 7 PA 2ر‎ A 22 AALALA 3G 2 {221 دو رم هم‎ PING £ 

(IS BIKE gada LIS فا‎ : SEM قتادةقعقر‎ PUS ر ايتا مر و حش فَحَمَل‎ 
E E a AR E AA PA ل‎ E 

SE JA Te AN LA Ul dia BA: SAPI 


PEAH الاكَال كلو‎ AKÁ 
1695. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami 'Utsman, dia adalah putra Mawhab berkata, 
telah mengabarkan kepada saya 'Abdullah bin Abu Qatadah bahwa Abu Qatadah 
mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama mereka 
(para sahabat) berangkat untuk menunaikan haji. Lalu sebagian rambongan ada yang 
berpisah, diantaranya adalah Abu Qatadah radliallahu 'anhu. Beliau berkata, kepada 
rombongan ini: "Ambillah jalan menyusuri tepi pantai hingga kita bertemu". Maka mereka 


mengambil jalan di tepian pantai. Ketika mereka hendak berangkat, semua anggota 
rambongan itu berihram kecuali Abu Qatadah. Ketika mereka sedang berjalan, mereka 
melihat ada seeokor keledai liar. Maka Abu Oatadah menghampiri keledai itu lalu 
menyembelihnya yang sebagian dagingnya dibawa ke hadapan kami. Maka mereka berhenti 
lalu memakan daging keledai tersebut. Sebagian dari mereka ada yang berkata: "Apakah kita 
boleh memakan daging hewan buruan padahal kita sedang berihram?". Maka kami bawa 
sisa daging tersebut. Ketika mereka berjumpa dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kami sedang berihram sedangkan Abu Oatadah tidak. 
Lalu kami melihat ada keledai-keledai liar kemudian Abu Oatadah menangkapnya lalu 
menyembelihnya kemudian sebagian dagingnya dibawa kepada kami, lalu kami berhenti dan 
memakan dari daging tersebut kemudian diantara kami ada yang berkata: "Apakah kita 
boleh memakan daging hewan buruan padahal kita sedang berihram?". Lalu kami bawa sisa 
dagingnya itu kemari". Beliau bertanya: "Apakah ada seseorang diantara kalian yang sedang 
berihram menyuruh Abu Qatadah untuk memburunya atau memberi isyarat kepadanya?". 
Mereka menjawab: "Tidak ada". Maka Beliau bersabda: "Makanlah sisa daging yang ada itu". 


Bab: Jika seseorang memberi hadiah kepada orang yang sedang ihram berupa 
keledai liar yang masih hidup, lalu ia tidak menerimanya 


PALA ES SAE ANE عن ابن شهاب‎ ÊNGG AH 5 KA yan Á NU ANY 


ekas NAN PIN BI ES KAN PES Aa 
حرم‎ Gáis: FÉG ska KAA B3 55 Sial بالأبو‎ e 3S 


1696. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin "Abdullah bin 'Uqbah bin Mas'ud dari 'Abdullah 
bin 'Abbas dari Ash-Sha'bi bin Jatstsamah Al Laitsiy bahwa dia (Ash-Sha'bi) memberi hadiah 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berupa seekor keledai yang liar saat beliau 
berada di Abwa' atau di Waddan. Lalu Beliau mengembalikan hadiah itu kepadanya. Ketika 
Beliau melihat apa yang ada di wajahnya, Beliau berkata: "Kami tidak bermaksud menolak 
hadiah darimu, namun ini tidak lain karena aku sedang berihram". 


Bab: Orang yang ihram tidak boleh membunuh hewan tunggangan 


LA LA 
AA PEEVES و وو‎ 


PE Ape BLU TA PS PETA ATA‏ رَضِيَ BEA‏ رَسول الله 


صلی LA‏ سم قال ت من الد اب لیس عل الْمُح Sea ir‏ 
عن دا ر PENIS g Pa A‏ 


aka ae? Pa Ha NAN رضي الل‎ REA ALI rb 
PE ANE AH کک‎ TAN papa AN aa 
IA Jaki BULE 5 AAA SN NE MAA EA 


A 2.2 عو‎ 


SAN a aa sade AN GAN ya متش‎ beda PAT 
J o و‎ 


1697. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ada lima jenis hewan yang tidak berdosa bagi orang yang sedang 
berihram untuk membunuhnya". Dan dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar 
radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda, telah 
menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari 
Zaid bin Jubair berkata, aku mendengar Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata, telah 
menceritakan kepada saya salah seorang isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam: "Orang yang sedang ihram membunuh...". Telah menceritakan 
kepada kami Ashbagh bin Al Faraj berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Abdullah bin Wahb 
dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim berkata: 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata,, telah berkata, Hafshah: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada lima 
jenis hewan yang seseorang tidak berdosa jika membunuhnya, yaitu: burung gagak, burung 
rajawali, tikus, kalajengking dan anjing galak". 


SEE MSN يوش‎ AN ah ابوه‎ BA ESA ari is 

2 0 4 2 
SE BAAK AN من‎ JG ae Je NG 2 NIA عَابِسَدَرَضِيَ‎ 
Peer i siidi SMA 


1698. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepada saya Ibnu Wahb berkata, telah menceritakan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab 
dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada lima jenis hewan yang kesemuanya berbahaya sehingga boleh dibunuh saat 
ihram, yaitu: burung gagak, burung rajawali, tikus, kalajengking dan anjing galak". 


ا عَم ن حه Gani TN ANN ki gak‏ مش NA SE‏ الْأَسْوَدِعَنَعَبٍَ 


Ke Sm ega sale PAN AR SA ee قال‎ SELAI eja 


“lan GAWA و‎ 4 TÎ اح اج‎ Nr 
Sei aa GA AN AA 


A 


WS sega MEP AU, KASN NGABA هَبَتَقَقَالَ‎ Eh SEA ABU iS eLa sa صل‎ 


1699. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, telah 
menceritakan kepada saya Ibrahim dari Al Aswad dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: 
"Ketika kami sedang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di dalam goa di Mina, wahyu 
turun kepada Beliau yaitu surat Wal mursalaat. Saat itu Beliau membacakannya, dan aku 


mengambil hafalan bacaan surah tersebut langsung dari gerak bibir (mulut) Beliau. Ketika 
mulut Beliau masih basah membacakan surah tersebut tiba-tiba ada seekor ular melompat 
kepada kami, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bunuhlah ular itu". Maka kami 
mengejar ular itu namun ular itu sudah pergi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: "Ular itu telah lolos dari kejahatan kalian sebagaimana kalian sudah lolos dari 
kejahatannya". 


ر يس دس ag 5 PA i, FA‏ م واو 23 Lg‏ ر 236 22 

MI ee ور ل‎ 

AA 20 27‏ ا ر 21234 AH ANANG IN‏ ر ی ۶و ٤ر‏ ر 
PA 2 A g‏ - 2 2 

مناد فاا أ 2+ TAEA CAR KI KO | De‏ اہ ر ۶ا 26 اا را 

BAN en sn Ata ANN Aa saji; 

1700. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 

dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cecak itu kecil 

bahayanya". Dan aku tidak mendengar Beliau memerintahkan untuk membunuhnya". 

Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: "Yang kami inginkan dengan keterangan ini adalah 

bahwa Mina termasuk tanah haram (suci) dan mereka (para shahabat) tidak memandang 

membunuh ular itu berdosa". 


Bab: Tidak menebang pepohonan tanah haram 


KEP ena نأي شرع اعدو‎ iins ع‎ ea KANGA 


sián eá nó ái ييا‎ PNBP عي‎ 


GA به‎ Sin BEBAN NG 5 Ai NU و‎ 

ر ر ےو ALA‏ م ير واس 7 Ta‏ 2 وو 

SAN ESAI Nai SSI 4‏ م يح مهما ea Be PIK‏ الآخر 
SIA Bi Arané : ANUS ha PA‏ حص AI‏ اله صل اله AI alga Ara‏ 


SAS Mba NG sg sela A 
CI 3 LE DJI ANIS وليب اسهد اعاب‎ elsa PS GA 


as ALS Sa SN ينمو‎ KEN SN AI e TANG KA UNG íi 


1701. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada saya Al Laits 
dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi dari Abu Syuraih Al 'Adawiy bahwa dia berkata, kepada 
'Amru bin Sa'id saat dia mengutus rambongan ke Makkah: "izinkan aku wahai Pemimpin 
(amir) untuk menyampaikan satu sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat Beliau 
memberikan khuthbah sehari setelah hari Pembebasan Makkah, aku mendengar dengan 
telingaku sendiri dan merasakan dengan hatiku sendiri serta melihat dengan mata kepalaku 
sendiri ketika Beliau shallallahu "alaihi wasallam mengucapkannya, Beliau memuji Allah dan 
mensucikannya kemudian bersabda: 'Sesungguhnya Makkah, Allah telah mensucikannya 


namun orang-orang (Musyrikin Makkah) tidak mensucikannya. Maka tidak halal bagi setiap 
orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menumpahkan darah didalamnya, dan tidak 
boleh mencabut pepohonan di dalamnya. Kalau sesorang diberikan kebolehan memerangi 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam di dalamnya katakanlah bahwa Allah Ta'ala telah 
mengizinkan kepada RasulNya dan tidak mengizinkan kepada kalian. Sesungguhnya Dia 
(Allah Ta'ala) telah mengizinkanku pada suatu masa di siang hari kemudian dikembalikan 
kesuciannya hari ini sebagaimana disucikannya sebelumnya. Maka hendaklah yang hadir 
menyampaikan kepada yang tidak hadir". Ditanyakan kepada Abu Syuraij: "Apa yang 
dikatakan 'Amru?". Katanya: "Aku lebih mengetahui tentang peristiwa itu daripadamu wahai 
Abu Syuraij: "Sesungguhnya di tanah haram ini, Beliau tidak akan melindungi orang yang 
bermaksiat, orang yang (dihukum karena) menumpahkan darah dan orang yang mencuri". 


Bab: Tidak membuat lari binatang tanah haram 


IN ES ME EA Ke MIA AS SEN AAA SS 
g? ANK 74 ا‎ ra 0 0 - هوم‎ 
a we LA Sar PA IE ka sa Je ANGSA 
4 Pa 0 078 m 2 7 eS Ey 
LAN SA KAN لا يُعْصَدس>ر هاو‎ SN EY, Ma YE LL 5 


Ld 


223 PA YM, gê 3 EL PN ANG AE TE SIN ALA 


7 1 


IM 


JANG Kent ME‏ كدري مالا يقر pad akn DI gaga‏ لمکا 


A 


1702. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah telah 
mengikrarkan kesucian kota Makkah, maka tidak dihalalkan buat seorang pun sebelum dan 
tidak dihalalkan pula buat seorangpun susudahku. Sesungguhnya pernah dihalalkan buatku 
sesaat dalam suatu hari. (Karenanya di Makkah) tidak boleh dipotong rumputnya dan tidak 
boleh ditebang pohonnya dan tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak ditemukan 
satupun barang temuan kecuali harus dikembalikan kepada yng mengenalnya (pemiliknya) ". 
Berkata, Al 'Abbas radliallahu 'anhu: "Wahai Rasulullah, kecuali pohon idzkhir (pohon yang 
harum baunya) yang berguna untuk pengerjaan penambangan emas kami dan qubur-qubur 
kami. Maka Beliau bersabda: "Ya kecuali pohon idzkhir". Dan dari Khalid dari 'Ikrimah: 
"Apakah kamu mengerti yang dimaksud dengan dilarang memburu binatang buruan? adalah 
menyingkirkannya dari tempat berlindung yang dijadikannya tempat bersinggah". 


Bab: Tidak boleh berperang di Makkah 


,159 72 وم و ور ع يي م 6 2 2222 7 وروم B1 os > afz‏ ا عر 

an‏ ساس عل 

PE Sa gka ae Er 
ڪن 2 9 3 ديدواد‎ 56 gan Selasa JAN 


Lg 2 


D (PSA) ME َم المي‎ “> aaa MAA 
مة الل يوم‎ PIA AN Sa Jos IE A 


La Z 


WAN AN ange Ks ANGAS gan aa Tana‏ وَلَايُخْتَلَ حَلَاهَاقَالَالْعَيّاسُ 


ANE IE ap SARI AAL, 


1703. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada hari pebebasan kota Makkah: 
"Tidak ada lagi hijrah tetapi yang ada adalah jihad dan niat dan jika kalian diperintahkan 
berangkat perang maka berangkatlah. Sesungguhnya negeri ini telah Allah Ikrarkan 
kesucikannya sejak hari penciptaan langit dan bumi. Maka dia akan terus suci dengan 
pensucian dari Allah itu hingga hari giyamat sehingga tidak dibolehkan perang didalamnya 
buat seorangpun sebelum aku dan tidak dihalalkan pula buatku kecuali sesaat dalam suatu 
hari. Maka dia suci dengan pensucian dari Allah itu hingga hari giyamat, dan tidak boleh 
ditebang pepohonannya dan tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak ditemukan 
satupun barang temuan kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya (pemiliknya) 
dan tidak boleh dipotong rumputnya". Berkata, Al 'Abbas radliallahu "anhu: "Wahai 
Rasulullah, kecuali pohon idzkhir yang berguna untuk wewangian tukang besi mereka dan 
rumah-rumah mereka". Dia berkata,, maka Beliau bersabda: "Ya, kecuali pohon idzkhir". 


Bab: Berbekamnya orang yang ihram 


1A ر‎ 7 wW 


NGGAE) gak و أَوَّلُمَيَءِسَعِعْثُ‎ Sa JE TEA SIS AE S 
و و 22 ام 3 2.9 ا‎ AS LADA Ja ai 
PAD aa JAM ولا ا‎ KY KE AN رَضِيَ‎ 
KS AE pe 45 


1704. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, 'Amru berkata, kepada kami: "Hal yang pertama kali aku dengar dari 'Atho' 
adalah saat dia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berbekam saat sedang ihram". Kemudian aku 
mendengar dia berkata, telah menceritakan kepada saya Thowus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma. Maka aku katakan: "Barangkali dia mendengarnya dari keduanya". 


ee IIS, TA gioja sia? SEN ر‎ PALA UYA ne 2A 1 SES 


AA kas كمل‎ AA وهو محر‎ kasad A KEBAL اله‎ Ge Ka 


1705. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhallad telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman biun Bilal dari 'Alqamah dari 'Abdurrahman Al A'raj dari Ibnu Buhainah 
radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam saat sedang ihram 
ketika berada di Lahyi Jamal pada begian tengah kepala Beliau". 


Bab: Pernikahan bagi orang yang sedang ihram 
Mn Se DA 5 لاوا الور‎ P E 


G ود‎ A 262 ر اروا‎ GG 235 MAN tang 2 
APA Ag EA Jasa ALAH buras 


1706. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Mughirah 'Abdul Quddus bin Al Hajjaj telah 
menceritakan kepada kami Al Awza'iy telah menceritakan kepada saya 'Atho' bin Abu Rabah 
dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam menikahi 
Maimunah saat Beliau sedang ihram. 


Bab: Wewangian yang dilarang bagi orang yang ihram baik laki-laki maupun 
perempuan 


JET an AS, PE BA ES pi PINTA ANG 

II ale MIA PE EE AE AI gan IL 

Pa KAJAK a Ss Mi LAN َاالْعَمَايِمَوَ‎ SO SAN Syam تيضق‎ 

LA SANG 3 AN PESAN LAN penak من‎ Jas AI seni لَب‎ 


Z TT اقا ن ا و ا‎ ka SANA AN 


Les 22A CAA کر‎ So O EEES PETAN Ko "NA > اء‎ 
Yaa تتفت‎ E EENE AIIE EENE NENG واب ٳِسَحَاقَ‎ 


Tr BETA Tin FAN KEN غم ر‎ AE TEE E 


1707. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada kami Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu 
berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda 
perintahkan untuk kami ketika ihram)?. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 
"Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) 
kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sapatu tapi 
dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian 
yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang 
ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan". Hadits ini dikuatkan 
pula oleh Musa bin 'Ugbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan Juwairiyah dan Ibnu Ishaq 
tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah: dan tidak pula 
wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan wanita yang sedang 
ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan memakai sarung tangan". Dan berkata, 
Malik dari Nafi" dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma: "Dan wanita yang sedang ihram 
janganlah memakai". Dan hadits ini dikuatkan pula oleh Laits bin Abu Salim. 


` 

KAN 

PAJ 
e 


3G 2 رر ”5 ے وام دهم‎ 2 La. 4 Ns 2 29 2 کے‎ aa. 
الله‎ PE ANE na Aa Er ANE) saa ير‎ PS حَدَتَمَا‎ 
KA an nyaa ر و ور ل‎ LAAL رو رر‎ 
b hakli ia ga AN AN Ja App DR r 
A 2 - 
Wé É Sa Cab قر بو‎ BY KAA Leyg فو مو‎ 


1708. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Manshur dari Al Hakam dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
Ada seorang laki-laki yang sedang berihram dijatuhkan oleh untanya hingga meninggal 
dunia. Lalu jenazahnya dibawa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau 
bersabda: "Mandikanlah dia dan kafanilah dan janganlah ditutupkepalanya dan jangan diberi 
wewangian karena dia nanti akan dibangkitkan (pada hari giyamat) dalam keadaan 
berihram". 


Bab: Mandi bagi orang yang mandi 


2 م وو TN‏ 


PN ATA UYA‏ لله بن يوسف aa 335 LE SAN KE‏ لبن عن بي 


r 


Tg 2 GX ساو‎ 57 ra 2 <a? l 222A KD MAA 229 AA 
KAA Jung oa Adun BINA SA 5 pin و‎ ANG SALA 


£ : 


o Ada NAGA pa TA AND Aa 


2AA j 5. Pa ر‎ P 2 

KATA KANANG; PAI SAN EA کين و هو 3 بتو ب‎ RSI LSI 

RSA 2 3 Dn Tan 04 Ta It ? 3 MAA م‎ 
a $ e كَانَرَسُو لال صل ال‎ AS BILA y Uda bs sala 
aké UNY EPL SL قرأو اوت كا6 وبا‎ a 


4 


aka gag AT ANN Yaa SI SBI, 331 Bend ERA It CN TAS A bahe 


1709. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Zaid bin Aslam dari Ibrahim bin 'Abdullah bin Hunain dari bapaknya bahwa 
'Abdullah bin "Abbas radliallahu "anhu dan Al Miswar bin Makhramah berselisih pendapat 
ketika keduanya berada di Abwa'. 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhu berkata, Orang yang 
sedang ihram membasuh kepalanya. Sedangkan Al Miswar berkata, Orang yang sedang 
ihram tidak boleh membasuh kepalanya. Maka 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhu 
mengutusku untuk menemui Abu Ayyub Al Anshariy. Aku jumpai dia sedang mandi dibawah 
dua pohon dan dia berlindung dari balik kain. Maka aku memberi salam kepadanya. Dia 
bertanya: "Siapa ini?" Aku jawab: "Aku 'Abdullah bin Hunain, 'Abdullah bin 5 
radliallahu 'anhu mengutusku kepadamu untuk menanyakan bagaimana dahulu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam membasuh kepala Beliau ketika Beliau sedang ihram?". Maka 
Abu Ayyub menyingkap kain penutup dengan tangannya sehingga kepalanya nampak olehku 
lalu dia berkata, kepada seseorang yang mengucurkan air kepadanya: "Kucurkanlah air itu". 
Maka orang itu mengucurkan air ke kepalanya lalu dia menggerak-gerakkan kepalanya 


dengan kedua tangannya lalu menarik tangannya kedepan ke belakang, lalu berkata: 
"Begitulah aku pernah melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam melakukannya". 


Bab: Mengenakan khuf bagi orang yang ihram jika tidak mendapatkan sandal 


9 


Ken Va خرن عَمَرُو‎ Ijigi i gies 
P AAA جد‎ SA A A 2 NABA KA ال‎ E 
NAN Pa KE a Laa HAN 


1710. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar; aku mendengar Jabir bin 
Zaid; Aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkhuthbah di 'Arafah: "Barangsiapa yang tidak memiliki 
sepasang sandal hendaklah dia memakai sepatunya. Dan barangsiapa yang tidak memiliki 
kain sarung hendaklah dia memakai celana untuk ihram". 


ELÉ ÁN عَنْسَالِم‎ a P SE 
BAN وأ‎ jagad ANIES, AJAH laa aah ورا‎ 


و م 27 س2 


Ad ben Aoa Ia MAIN GO غق‎ AA BO SIN او يلاتو‎ G. 3 
PANG Ns Tao = 2 ر ارچ إو‎ 
aliya AAN يکو‎ Si 


1711. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Salim dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam ditanya tentang pakaian yang 
dibolehkan dipakai oleh seorang yang sedang berihram. Maka Beliau bersabda: "Janganlah 
dia mengenakan gamis (baju), sorban, celana, mantel (pakaian yang menutupi kepala) dan 
jangan pula dia memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian yang terbuat 
dari daun tumbuhan dan apabila dia tidak memiliki sepasang sandal, hendaklah dia 
mengenakan sapatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki". 


Bab: Jika tidak mendapatkan kain sarung maka boleh mengenakan celana panjang 


TE ge عن جَابر ريد عن اعباس‎ Mani AE SAS AA ASASI Ss 
In diya da MAN EN Mes lêri ANGGA ala sa : LE LAN 


رو ره 2 


aa KN 


1712. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin Dinar dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikam khathbah kepada kami, 
Beliau bersabda: "Barangsiapa yang tidak memiliki kain sarung hendaklah dia memakai 


celana dan barangsiapa yang tidak memiliki sepasang sandal, hendaklah dia mengenakan 
sepatu". 


Bab: Menenteng senjata bagi orang yang sedang ihram 


aké KASN صَنَ‎ NGAEN ANE Besa Jl AE AA NGE 
Pa سلا‎ Janah TALI Sa الْقَعَدَةقَاَىَأَهْلْ مَك أَنْيَدَعُوة‎ saka 
AA 


1713. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Isra'il dari Abu Ishag dari Al Bara' 
radliallahu 'anhu: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melaksanakan 'umrah pada bulan 
Dzul Oa'dah namun penduduk Makkah enggan membolehkan Beliau memasuki kota Makkah 
hingga akhirnya Beliau sepakat untuk tidak memasuki Makkah dengan membawa senjata 
terhunus kecuali dalam sarungnya." 


Bab: Masuk tanah haram dan Makkah tidak dalam keadaan ihram 


JAENA cb SE aan EA NGGAK Lah 9 ا‎ AS 4 
EPRIN ARAE Bah 285 JAN PNE PAM KA 


2 
Led 


Wei ee UBS 836 235 امز وکپ ميوقت‎ 


1714. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib 
telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan migat bagi penduduk 
Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Najed di Oarnul Manazil dan bagi penduduk Yaman 
di Yalamlam. Dan begitu pulalah ketentuan bagi setiap orang yang datang melewati tempat- 
tempat tersebut selain penduduk negeri-negeri tersebut yang berniat untuk haji dan 'umrah. 
Bagi orang-orang selain itu (yang tinggal lebih dekat ke Makkah dari pada tempat-tempat 
itu), maka dia memulai dari tempat yang dijadikannya tinggal sehingga bagi penduduk 
Makkah mereka memulainya dari (rumah mereka) di Makkah".". 


La 


IM 


AI E و‎ NG Pe ل‎ NG 
Saha SANG جار جل‎ TEGA HA JANE 000 ARAI 


م مور 


segi We, 


1715. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memasuki Makkah pada tahun Penaklukan Makkah dengan mengenakan 
pelindung kepala terbuat dari besi diatas kepala Beliau. Ketika Beliau melepaskannya, datang 


seseorang lalu berkata; "Sesungguhnya Ibnu Khathol sedang berlindung di balik kain 
penutup Ka'bah. Maka Beliau berkata: "Bunuhlah dia". 


Bab: Jika orang yang melakukan ihram mengenakan gamis karena tidak tahu 


3 7 - Z A 2 2 26 Z Z 26 p pa 5 Z 
LS ani DEKAN ON ea الو ليڊ‎ ES 
3 4 .. 


A & $ 
A 


A A AA A Z 2 A $ Pg 4 Pd z 4 Z 

ya‏ الله صل La 2 AAN‏ فأْتَامْرَ جُلءَ عَلَيّهِ جبّهُ فيه أَثْر A‏ كانَعمَرُ قول لي تحب 
nah eta 1 <27 A1242‏ 7 1ك اه يمه 2A‏ ضار لاي م Í a un IL‏ 
TEAN‏ عليه خسري عت TA S A‏ تك مَا S‏ حَجَكْوَ عض 


g هورم‎ Í Gaa i an دح‎ 21 2 
DNA و‎ LA -4 9% AU KE AMA KAN .?2 \2 A A ر‎ 
aa d s ار لَب‎ S رَجَل يَدرَ جل يَعْنِي‎ 


1716. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Hammam telah menceritakan kepada kami 'Atho' berkata, telah menceritakan kepada saya 
Shafwan bin Ya'la bin Umayyah dari bapaknya berkata: Ketika aku sedang bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba datang seseorang yang mengenakan jubah 
yang tampak pada jubahnya pewarna kuning atau sejenisnya. Saat itu 'Umar berkata, 
kepadaku: "Kamu suka bila Beliau sedang menerima wahyu kamu dapat melihatnya?". Maka 
wahyu turun kepada Beliau kemudian setelah selesai, Beliau bersabda: "Kerjakanlah manasik 
dalam 'umrahmu seperti kamu kerjakan dalam hajimu". 


Bab: Orang yang sedang ihram meninggal di Arafah 


GL و ور واه‎ Lao 4 223 2 ]مداه و كي وو‎ ANGE e 


A 


2 2 ور م ا زر ر هس‎ y ر‎ in, Î ىع و‎ 
akrab PAN É adan ka a E o AN AI JA ES ÉE رضي‎ 


di r 


SAIS eg AE 2 A مومه کرو‎ 7 GN ANGGA Ren s6 
a قال دو‎ Hn EG اليه وسم اغ لو هبمَاءِ وس درو‎ ÉN aG َو‎ 
Ah z 8 27 


A 4 
Mara 5784 باک ر و ے‎ GA ka A wa ور‎ 2 ANA 
مالقيامة يلي‎ pasang AN PASANG 9 A5 هو‎ slah N3 


1717. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Amru bin Dinar dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata; "Ada seorang laki-laki ketika sedang wukuf bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di 'Arafah terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia terinjak" atau dia Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Hingga orang itu mati seketika". Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Mandikanlah dia dengan air dan (air) yang dicampur 
daun bidara dan kafanilah dengan dua helai kain, Atau kata Beliau: dengan dua helai pakaian 
(ihram) nya dan janganlah diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) 
karena dia nanti Allah akan membangkitkannya pada hari qiyamat dalam keadaan 
bertalbiyyah". 

LEAN رضي‎ EYE ب دتا انآ يو بَعَنْسَعِيدِ ب جْبَرٍ‎ LA aa 


ANG gena L x قر هر از‎ in ۶ ر اموسرم‎ da Bila و‎ 
PAJA A NAYA pan ERA صلی‎ ga ka جلو‎ Se 


ALA r 


JAE SEA bas AYAN jha gelas SEA AA 
ATAA ELECE Lis AN GAS 


1718. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhum berkata; "Ketika 
ada seorang laki-laki yang sedang wukuf bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di 'Arafah 
terjatuh dari hewan tunggangannya sehingga ia terinjak" atau dia (Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma) berkata: "Hingga orang itu mati seketika". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: "Mandikanlah dia dengan air dan (air) dicampur daun bidara dan kafanilah dengan 
dua helai kain dan janganlah (kainnya) diberi wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala 
(serban) dan jangan pula (jasadnya) diberi wewangian karena Allah nanti membangkitkannya 
pada hari giyamat dalam keadaan bertalbiyyah". 


Bab: Sunah orang yang sedang ihram jika meninggal 


LA 
Al - r 


ر یہ ر 2 2 ر بر 9 277 2 
ل Bua Baik N‏ 


وه 


AN yn قَمَاتَقَقَالََرَ‎ NA na Balai فو‎ PAR vii ZA Ae SANG 
AA مُبِطِيب وَلَاُكَمَرُو‎ ASN a A y ا‎ KD agak ANA 
Kla Aan 


1719. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma bahwa ada seorang laki-laki ketika sedang bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dijatuhkan oleh untanya dalam keadaan sedang berihram hingga meninggal 
dunia. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mandikanlah dia dengan air 
dan air yang dicampur daun bidara dan kafanilah dengan dua helai kain dan janganlah diberi 
wewangian dan jangan pula diberi tutup kepala (serban) karena dia nanti dibangkitkan pada 
hari giyamat dalam keadaan bertalbiyyah". 


Bab: Haji dan nadzar menggantikan orang yang telah mati, dan seorang laki-laki 
menghajikan seorang perempuan 


ea jêng EA 5É BASAH a‏ رضي الله 
A 2‏ 


NS AJE It saé DIA Ai trah ASE 


An + ركاه‎ NG AS ره‎ gui رس رجه كر كم ى كم 1ب عا‎ NLN عع‎ aaz 
٠ - . y 5 - . 2 . . - - 
و‎ 


1720. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa 
ada seorang wanita dari suku Juhainah datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


lalu berkata: "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar untuk menunaikan haji namun dia belum 
sempat menunaikannya hingga meninggal dunia, apakah boleh aku menghajikannya?". 
Beliau menjawab: "Tunaikanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmnu jika ibumu 
mempunyai hutang, apakah kamu wajib membayarkannya?. Bayarlah hutang kepada Allah 
karena (hutang) kepada Allah lebih patut untuk dibayar". 


Bab: Menghajikan orang yang tidak bisa mengendarai kendaraan 


w 


Sera‏ 2 2 وام 2,2 GN la NIA‏ عر .2 Ge Na EA A‏ د Ns‏ و 
A a35 27A% - 81‏ ر ر م م #2 Ao RAPI‏ و 0 Pap‏ 
عباس رض AN‏ عَم NAN‏ ححَدَتْمَامُوسَى بَنْإِنْمَاعِيا Ban,‏ 
و Z LX‏ و NTB‏ 2 واه ديم 5 AA AG‏ ےار ۶ و B‏ وور “Gu‏ 
MESRA ESA‏ رضي IKEA‏ جات ام EA La‏ 

Sab كب ا‎ Saji KA a BENANG se دا عقاك يار‎ 5) 


LA 


MEGAT GA Tatar - E TN TAM NA EA‏ م 


1721. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari 
Sulaiman bin Yasar dari Ibnu 'Abbas dari Al Fadhal bin "Abbas radliallahu 'anhum bahwa ada 
seorang wanita. Dan diriwayatkan pula oleh Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul "Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari 
Sulaiman bin Yasar dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, Ada seorang wanita dari 
suku Khats'am pada pelaksanaan Haji Wada' lalu berkata: "Wahai Rasulullah, kewajiban yang 
Allah tetapkan buat para hambaNya tentang haji sampai kepada bapakku ketika dia sudah 
berusia lanjut sehingga dia tidak mampu untuk menempuh perjalanannya, apakah terpenuhi 
kewajiban untuknya bila aku menghajikannya?. Beliau menjawab: "Ya". 


Bab: Seorang perempuan menghajikan lelaki 


ر لو لات rf gs‏ و يه 2م la‏ 7 و )وه 274 P4‏ 7 هو مه gr 2i‏ 


.. 


A e & 2 4 4 d 2 3 Pa A 2 < 4 0 و‎ pg 
Jaba ban AAA AGAN صل‎ GAN کان لقصل ر ديق‎ JUAN رضي‎ 
7 1 
Rapet 1 Pe aa ار‎ F PE 2124 ور‎ ¢ Tx ea Mena an 


KA ran Te 2a TIK ara aE ONT 7 Lg P2 


Padi 7 2 


Á 


gan Sena 
AH 


1722. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Sulaiman bin Yasar dari Ibnu 'Abbas Radliallahu 'anhu berkata: Ketika AL Fadhal 
membonceng Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba datang seorang wanita dari suku 
Khats'am sehingga Al Fadhal memandangnya dan wanita itupun memandang kepadanya, 
maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengalihkan wajah Al Fadhah ke arah yang lain. 
Wanita itu berkata: "Sesungguhnya kewajiban yang telah Allah tetapkan sampai kepada 
bapakku ketika dia sudah berusia lanjut sehingga dia tidak mampu untuk menempuh 


perjalanannya, apakah boleh aku menghajikannya?". Beliau menjawab: "Ya". Peristiwa ini 
terjadi pada Haji Wada'. 


Bab: Hajinya anak kecil 


AN رضي‎ ME LAS Pal AE PA PASS 


g% 


54 وکو‎ SG E 21244 Tay A 03 Ma 56 NAPA A 2 
1723. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid berkata; Aku mendengar Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu “alaihi wasallam mengutusku atau 


memanggilku untuk membawa perbekalan para musafir (jama'ah haji) di Jama' pada malam 
hari". 


A Ai ابْنِشِهَابٍ عَنْعَمِأَخْمَرَنِ‎ AAA ا خا يقو ب بن ٳټر‎ ik حَدَمَاإِسَحَاقٌ‎ 
AS EARNE الع‎ Ge ÉE NE Ki a 

لالهو سا قار 4ے AN‏ وب كيد DA‏ و 
كان ليو AISI‏ يه وَس لم HAN AAN AU‏ 


A PA 44 
w w 0 Pa 


SEA NE agan JA اللَصَل‎ AS Semai AA ل‎ BS 


A 


Gi 


A 1 0 2‏ . ار 
Sm AA‏ حَجَّةٍالْوَدَا ع 


1724. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Ya'gub bin 
Ibrahim telah menceritakan kepada kami anak saudaraku, Ibnu Syihab dari pamannya telah 
mengabarkan kepada saya 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa 'Abdullah 
bin 'Abbas radliallahu 'anhu berkata: "Pada suatu hari aku datang, saat itu usiaku mendekati 
baligh dengan menunggang keledai betina milikku sedangkan Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam saat itu sedang shalat (berjama'ah) di Mina hingga aku sampai di hadapan 
sebagian shaf pertama kemudian aku turun dari keledaiku lalu ia mencari makan sesukanya. 
Kemudian aku masuk kedalam shaf jama'ah di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ". Dan berkata, Yunus dari Ibnu Syihab: "Di Mina pada pelaksanaan Haji Wada'". 


2 


BR NE NA Ara 
سني‎ AN Sala sale AN قال حح بيمَعَرَسُو‎ 


1725. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Yunus telah menceritakan kepada 
kami Hatim bin Isma'il dari Muhammad bin Yusuf dari As-Sa'ib bin Yazid berkata: "Aku diajak 
menunaikan haji bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam padahal saat itu usiaku baru 
tujuh tahun". 


DÉN E بن‎ ása LAH ma A 


NG KELAS NE KAN MU: بن‎ a ANGAS 33 مرو‎ gas NG 


BAN 2 2y 1 w az م‎ SA LP, YA A P 2 A ر و‎ A 
نه تقل السب صل ال‎ NANG Ab : * CJ 5 العز‎ 
pasa يدو كانّقد حح بوني تقل ادي‎ oog As pa 


1726. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami 
Al Qasim bin Malik dari Al Ju'di bin "Abdurrahman berkata: Aku mendengar 'Umar bin 'Abdul 
'Aziz berkata tentang As-Saib bin Yazid yang pernah menunaikan haji bersama rambongan 
dan perbekalan haji Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Hajinya kaum wanita 


اور وير 


II PSA SISA HARI 
ANE PETA PETI AN SAB aan eds PAT jatah 


1727. Dan telahb berkata, kepadaku Ahmad bin Muhammad dia adalah Al Azragiy telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim dari bapaknya dari kakeknya bahwa 'Umar radliallahu 
'anhu memberi izin (untuk menunaikan haji) kepada para isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pada akhir haji yang dia lakukan, lalu ia mengutus 'Utsman bin 'Affan dan 
'Abdurrahman bin 'Auf bersama mereka. 


E AS kera‏ عَبَدَالْوَاحِدِحَدَكْتَاحَبِيبُ 3 Lang Kap Cas ES ENI‏ بِنَْتْطلْحَةَعَنٌ 


an PI‏ ال ETAP sean‏ دممح تاز کڪ 


IM 


AAS SA Ga‏ مرو AG MEN NA ENI‏ هَذَامِنَرَسُو ل الله 
ate Peran‏ 


1728. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid telah menceritakan kepada kami Habib bin Abu 'Amrah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Aisyah binti Tholhah dari 'Aisyah Ummul Mukminin radliallahu 'anhu berkata: 
"Wahai Rasululloh, apakah kami tidak boleh ikut berperang dan berjihad bersama kalian?". 
Maka Beliau menjawab: "Akan tetapi (buat kalian) jihad yang paling baik dan paling 
sempurna adalah haji, yaitu haji mabrur". Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Maka aku 
tidak pernah meninggalkan haji sejak aku mendengar keterangan ini dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam " 


AN 


MEA MEA NA 3 jab ريد عن‎ SIS KAN 5 MS 
kn 2 YEN Gea SAY a puas Put Ye LAN الع كَالَكَالَ‎ 


2 4 0 


٠. aa, Ay Gi AN 2 2 Ne‏ رو NELLA,‏ 4 ار سر 
LA Pa AI‏ جل يارَسولاله ايا HA‏ جف جَيْضِ PN AGS JAS‏ يدالْحَحٌ 


P ng pa 
Gap AJ 


1729. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Amru dari Abu Ma'bad, sahayanya Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang 
wanita bepergian kecuali bersama mahramnya dan janganlah seorang laki-laki menemui 
seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya". Kemudian ada seorang laki-laki 
yang berkata: "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku berkehendak untuk berangkat bersama 
pasukan perang ini dan ini namun isteriku hendak menunaikan haji". Maka Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Berangkatlah haji bersama isterimu". 


- - 
وء و دس 


0 gr ls > Depa P 9 23 AN 3 > سم‎ De ر هي‎ 
حَبِيبٌ الْمَعَلَمْعَنَعَطاءِعَنَابْنِعَبَّاسِرَضِي الله‎ SA Aa KERAS 
/ “G Ni < 0 A 0 Kepa 4 4 WA GE MI 
el LEN C Ba PAPAN SU 
Ž 2AF NA ر‎ Wat 2 ل وس افك‎ ETE َه ر او‎ 24 ra 2a 
gan NGNE كَانَهُنْاضِحَانِحَمَعَ ل أحَدِهِمَاوَالآَخَرْسَقِيأ‎ > h eo% Mi 


Z 2 
a کو‎ 


7 2 س ف 2 2 0 2 2 م 0 0 
في رَمَضَانَتَقَضِي حَجَه او حَجَه معي رَو اهاب ن جر پڇ عن Dea‏ 
ا ب 2 ص Z x‏ | م A‏ رص 

SA a TER La کال‎ Li 1 an AK 7 | ” 2 + ميل اله ع‎ wa, 21 
aa لله‎ de عَنْعَطاءٍعَنَ جاب ر عن‎ AI KAS LAN عبَيّد‎ JB Sa ake 


1730. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah mengabarkan kepada kami Habib Al Mu'allim dari 'Atho' dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali dari 
pelaksanaan hajinya, Beliau berkata kepada Ummu Sinan Al Anshariyyah: "Apa yang 
menghalangimu untuk menunaikan haji?". Wanita itu berkata: "Bapak si fulan, yang ia 
maksud suaminya, memiliki dua ekor unta yang salah satunya sering digunakan untuk 
menunaikan haji sedangn unta yang satunya lagi digunakan untuk mencari air minum buat 
kami". Beliau bersabda: "Umrah pada bulan Ramadhan sebanding dengan haji atau haji 
bersamaku". Ini diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dari 'Atho'; Aku mendengar Ibnu 'Abbas 
radliallahu "anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan 'Ubaidullah berkata, dari 
'Abdul Karim dari 'Atho' dari Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


A r 


>14 LAS 2. {orgs 2 و ور‎ AN وام ور و دي‎ PAN و )و‎ 2i 
en a an سَلِيّمَانْبَنْحَرَبٍ‎ SAS 


LA IM 


G Z ور‎ 
4 s4 2 241272% 


NENG AI a ja LN AA AA 
NGA ASI E NAH TH PENA LN pne Put 
JW NGAEN عل امش‎ HN SALIM Ima NS 


AN جدي و م‎ ia ga ANA Lada LA 


1731. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Abdul Malik bin 'Umair dari Oaza'ah, maula Ziyad berkata: Aku mendengar Abu 
Sa'id yang sudah pernah mengikuti peperangan bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
sebanyak dua belas peperangan, berkata: "Empat perkara yang aku mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, atau dia (Oaza'ah) berkata: telah menceritakan Abu 
Sa'id tentang beberapa perkara yang dia dapatkan dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam yang 
perkara-perkara itu menakjubkan aku (yaitu): "Tidak boleh seorang wanita bepergian 
sepanjang dua hari perjalanan kecuali bersama suaminya atau mahramnya dan tidak boleh 
shaum dua hari raya, 'ledul Fithri dan 'ledul Adhha, dan tidak boleh melaksanakan dua 
shalat, yaitu setelah 'Ashar hingga matahari terbenam dan setelah Shubuh hingga matahari 
terbit dan tidaklah ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Al 
Masjidil Haram, Masjidku dan Masjidil Agsha". 


Bab: Orang yang bernadzar untuk berjalan kaki sampai ke Ka'bah 


2 


KEN Gesi a ل قال حَدَكْنِي‎ Jaa WA tê SANG Jaa SA ANG 
ASLI, - PA بيه قال مَابَالهَدًاقالو‎ KN SAS sela sale ake AIA 


< 


AN NEGEN AN niis E‏ كت 


1732. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami Al Fazariy dari Humaid Ath-Thowil berkata, telah menceritakan kepada saya Tsabit dari 
Anas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat seorang tua renta 
yang dipapah oleh kedua anaknya, maka Beliau bertanya: "Mengapa orang ini berbuat 
seperti ini?". Mereka menjawab: "Dia telah bernadzar untuk berjalan kaki (menuju Makkah) 
". Maka Beliau berkata: "Allah tidak membutuhkan orang ini untuk menyiksa dirinya". Maka 
Beliau memerintahkan orang itu naik tunggangan. 


Fa AS‏ تشو تکام امین یوم aa Pe‏ ويدنن آي 


ASN PASS Sei ATA حَدَكْهُحَنَ‎ NAAM أبي حَيِيبٍ‎ oil HNSI 
aka yag ZA الله‎ Jo NGGE AN ANG a sa KEN صل‎ NG سَتَفْتِيَ‎ NA NAN SA 


CEPA Me sát EN IA AK كك قال و‎ Haa 
ر‎ pR ا‎ P عو‎ » 2 

SIM SSL Ne 

1733. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka berkata, telah 
mengabarkan kepada saya Sa'id bin Abu Ayyub bahwa Yazid bin Abu Habib telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Abu Al Khair menceritakan kepadanya dari 'Ugbah bin 'Amir 
berkata: "Saudara perempuanku telah bernadzar untuk berjalan kali menuju Baitullah lalu 
dia menyuruh aku untuk meminta fatwa kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Aku 
datang meminta fatwa kepada Beliau, maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Hendaklah dia berjalan kaki dan berkendaraan". Yazid bin Abu Habib berkata: Abu Al Khair 


tidak pernah berpisah dari 'Ugbah. Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Yahya bin Ayyub dari Yazid dari Abu Al Khair 
dari 'Ugbah, lalu dia menyebutkan hadits tersebut diatas. 


Bab: Keharaman Madinah 


5 


Pn PA Pai 5‏ بس يباك ر و ور > ا 374 E‏ 2 و ور 3G . GG,‏ 

اوا او ر او و AA‏ ب عر م وح KAN SA NGE 1 ٠>‏ دوه „Ê oani‏ 
قاع انع NGA a A‏ و2 26 

MN AN SN ANA AS AA 


1734. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Tsabit bin Tazid telah menceritakan kepada kami 'Ashim Abu 'Abdurrahman Al Ahwal dari 
Anas radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Madinah adalah 
tanah suci dari ini dan ini. Yaitu tidak boleh ditebang pepohonannya dan tidak boleh berbuat 
kemungkaran didalamnya. Barangsiapa yang berbuat kemungkaran (bid'ah) yang dilarang 
agama didalamnya maka orang itu akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan 
seluruh manusia". 


ta ve A Z er A 
EN YAA fps ga 2 MAMAT s5 12 > KNA KA n SAS 
صل الله عليه‎ SL رضي‎ AE حَدَتْنَاعَبَّد الوَارِتْع نَأ الثيّا‎ jana PN SAS 


A 


2 


we NALIKA A IL. ANG هم‎ A 1 f“ ni 
AAN طب كمه إلا إ‎ IE Fe YEN الّمَمَجدِ قال اني‎ Aka وَسَلََ‎ 


DAN 28‏ کو فت یال یوک“ لل فة Ks P‏ 


1735. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits dari Abu At-Tayyah dari Anas radliallahu 'anhu; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
datang ke Madinah kemudian Beliau memerintahkan untuk membangun masjid lalu berkata: 
"Wahai Banu Najar, juallah kepadaku berapa harga (kebun kalian) ". Mereka menjawab: 
"Kami tidak menjualnya kecuali kepada Allah". Maka Beliau memerintahkan guburan- 
guburan Kaum Musyrikin agar digali lalu bangunan-bangunannya dihancurkan kemudian 
diratakan dengan tanah dan memerintahkan pula agar pohon-pohon kurma ditebang lalu 
batang pepohonan itu dipasang bersusun untuk arah giblat masjid. 


IM 


Ga APA و‎ ZA SAR 222217 ا م وو‎ TA و‎ Pap 
CAT عمَرَ عَنْسَعير‎ 3 NIA سَليّمَانَ عن‎ EN SAS إسماعيل بن عبر الو قال‎ SAS 


A 


ي و 04 ا 7 P4‏ 4 2 ور 2 - 
- 2 ر 9ر g PE‏ د PAWN‏ و ب PI‏ و 1و 22 NA R2‏ لهمي a e Ns‏ ا 


A 


AA 
A 


DEANTA‏ 4 وا ا Pad PLEK yz .. r AA ZEE NI EEE‏ 222 ور 
AR JANG Li |‏ 

1736. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari 'Ubaidullah bin "Umar dari Sa'id Al Magbariy dari 


Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Daerah 
yang disucikan (haram) di Madinah ini adalah antara dua buah batu hitam sebagaimana aku 


sabdakan". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi desa Banu Haritsah 
seraya bersabda: "Aku memandang sepertinya kalian berada diluar dari tanah haram". 
Kemudian Beliau terdiam sejenak lalu bersabda lagi: "Tidak, bahkan kalian berada pada 
tanah haram". 


PR SEN ALA SS en 

desa NGA a jan E aan 
Sa an Mn aa anal aa PER الدب‎ 
- $ كو‎ - - 2 ey من‎ R ne 


Pa Tp 


E Tega Ka Ek Maesa at 


A 4 
د‎ G 


Nas JA dhasi SANG JENG maka KE Tank AA YG Alas 


1737. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami 'Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim at- 
Taymiy dari bapaknya dari 'Ali radliallahu 'anhu berkata: "Tidak ada sesuatu yang kami miliki 
kecuali Kitabulloh dan ash-shahifah (lembaran-lembaran hadits) ini, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Madinah adalah tanah suci yang wilayahnya antara gurun sahara 
hingga ini. Maka barangsiapa yang berbuat kemungkaran (bid'ah) yang dilarang agama 
didalamnya atau membantu orang berbuat bid'ah maka orang itu akan mendapat laknat dari 
Allah, para malaikat dan seluruh manusia dan tidak akan diterima darinya amalan "ibadah 
wajib dan sunnahnya" (atau taubat dan tebusannya). Dan Beliau bersabda: "Perlindungan 
Kaum Muslimin adalah satu, maka barangsiapa melepas ikatan perjanjian dengan seorang 
muslim maka orang itu akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia 
dan tidak akan diterima darinya amalan 'ibadah wajib dan sunnahnya baginya dan 
barangsiapa yang mengambil perwalian suatu kaum tanpa seizin walinya maka orang itu 
akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia dan tidak akan diterima 
darinya amalan 'ibadah wajib dan sunnahnya". Berkata, Abu "Abdullah Al Bukhariy: istilah 
al'adh artinya: "Tebusan". 


Bab: Keutamaan Madinah 
Laura Pia وا‎ ok 7 رو لاي م‎ Pap 
Je Ian MEN Ea £ Bana, KANAKA Peran 
بن يو عن يحيى بن بن‎ 
L” z A 


adegan AA O لقال‎ PES برجي‎ AANE ف‎ 


7 بي ا‎ 1 NG a” 4 Mera -$ و م‎ OEA A & 


> 


1738. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Abu Al Hubab Sa'id bin Yasar berkata; Aku 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata,, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku diperintahkan (untuk berhijrah) ke suatu tempat yang daya tariknya lebih 


dominan daripada tempat-tempat lain, yaitu kota Madinah, kota ini membersihklan manusia 
(yang jahat) sebagaimana alat tempa besi yang membersihkan karat besi". 


Bab: Madinah adalah kota baik 


ا ea BAE PA RA K al‏ يه 


A 


NANANG AP Saga 7 ARA 


E 


1739. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhallad telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada saya 'Amru bin Yahya dari 'Abbas bin 
Sahal bin Sa'ad dari Abu Humaid radliallahu 'anhu: Kami berjumpa dengan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di Tabuk hingga kami kembali ke Madinah dimana kemudian Beliau berkata: 
'Ini adalah Thobah". 


Bab: Dua lembah Madinah 


AN و‎ NA رو‎ Da CNP 
BAN siang Kab ع‎ ME LN Ia po عبد الله‎ ESA 
ور‎ ME Kant ra SE ad bar Aa 
Wala saka PAS ول اشا‎ Jeli ANN II للَمُحَنَهُأَنَّهُ كَانَ‎ 
ر ورا ر و‎ 
جين لا يها حرام‎ 
1740. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
dia berkata: "Seandainya aku melihat seekor kijang sedang digembalakan di Madinah ini 


tentu aku tidak akan membuatnya terkejut (menggannggunya). Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah bersabda: "Antara dua batu hitam kota Madinah adalah tanah haram". 


Bab: Orang yang benci terhadap kota Madinah 


PER Sant Ge Ph je kena MAA ZA AN IAI ps LAS NGE ALA 
Mini aaa Na PE Gaya el 525383229 Al) SEA a; 


ha lrx 


NIA AG 6 ANAS NG) Sa Bi 5 pa‏ جوههمَا 


1741. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayab bahwa 
Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Suatu saat nanti penduduk akan meninggalkan Madinah dalam 
keadaan baik sebagaimana keadaannya semula. Tidak ada lagi yang mendatanginya kecuali 
'awaf, yaitu binatang-binatang buas dan burung-burung. Orang terakhir yang akan 


meninggal adalah dua orang pengembala dari suku Muzaynah yang keduanya mendatangi 
Madinah untuk menghalau kambing, lalu di Madinah keduanya mendapati binatang liar 
hingga ketika keduanya tiba di bukit Wada' keduanya jatuh tersungkur karena pingsan". 


,259 57 و ka AG NG ANGER A‏ > و هه 25 ر ”۶ے 
حَدثتا عبد اله بن يو سف خب رَنَا مَالِكَعَنَ هشام بَنْعَرَوَةَعَنَأَبِيهِعَنّ LÊNGGANA‏ 


1 م 


SN Aaja LN سول الله صل‎ SERA أنه قال‎ EN بن ي زهي رضي‎ Nk 


24 ر ر‎ Ta 2 AGI z AI (fs 222 REZA 4 2 
ME PAHA عَمَوَالمَدٍ‎ lia HAAG a ميسو‎ gi 

Grgar 4‏ 5 سا مآ A A 77 7 A‏ رر 21 و A‏ 
قيا قوم يي يسو PA NO pasi‏ وما عَهَوَالمَدِية SA‏ كَانُوا BALASAN‏ 


م 199 کو 


BAL انو‎ PAN الْمَدِيتة‎ RA ربخي م ومن‎ PA A 


1742. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Abdullah bin Az Zubair dari Sufyan bin Abu 
Zuhair radliallahu 'anhu bahwa dia berkata: aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Nanti negeri Yaman akan ditaklukkkan lalu akan datang suatu kaum 
yang menggiring hewan tunggangan mereka secara perlahan-lahan menuju lokasi tersebut 
dengan membawa keluarga dan orang-orang yang menaati mereka. Dan Madinah lebih baik 
bagi mereka seandainya merka mengetahui. Kemudian negeri Syam akan ditaklukkan, lalu 
akan datang suatu kaum yang menggiring hewan tunggangan mereka secara perlahan-lahan 
menuju negeri tersebut dengan membawa keluarga dan orang-orang yang menaati mereka. 
Padahal Madinah lebih baik bagi mereka seandainya merka mengetahui. Kemudian negeri 
'Irag akan ditaklukkan lalu akan datang suatu kaum yang menggiring hewan tunggangan 
mereka secara perlahan-lahan menuju negeri tersebut dengan membawa keluarga dan 
orang-orang yang mentaati mereka. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka seandainya 
merka mengetahui". 


Bab: Iman akan bersarang ke Madinah 


22 As 27 2 22 و‎ NA na Fara NG مو‎ JUS AT وه‎ 2 200 


Z 


0 


E eka NG IE AS a gase N رَس ول الله صل‎ BEE يُرَهَرَضِيَ‎ Aoi حفص باص‎ 
ر‎ Ng E PA Pura 
MANA إلى الْمَدِيمَةَ كماتأرز‎ 


1743. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Anas bin 'Iyadh berkata, telah menceritakan kepada saya 'Ubaidullah dari Khubaib bin 
'Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Iman akan menyebar di Madinah sebagaimana ular 
yang keluar (mencari makan) lalu masuk kedalam lubangnya (untuk berlindung) ". 


Bab: Dosa orang yang membuat makar untuk penduduk Madinah 


KESA 2 > CA AL عَنَعَايشَةهِيَ بد‎ ZA 2z ENG NG AH ثا‎ sn MBA 5 
ué LAN) MA RSNI يفو‎ Pa دم و‎ A Kakan 34 0 PT 


MEERA 


1744. Telah menceritakan kepada kami Husain bin Huraits telah mengabarkan kepada kami 
Al Fadhal dari Ju'aid dari 'Aisyah, yang maksudnya anak puteri Sa'ad berkata; aku mendengar 
Sa'ad radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
'Tidak ada seorangpun yang memperdaya (membuat tipu daya) bagi penduduk Madinah 
kecuali dia akan binasa sebagaimana binasanya garam yang larut dalam air". 


Bab: Bangunan tinggi kota Madinah 


Z 


EL Ge SANE A NI AA IS AS z6 SHALA حَد‎ 


LA 
2. 


SNI SIRI SEAL AA ALASAN 
SANA > VA BALAS IN م‎ é 8 خلال بيو‎ ANG NYA 


a 


1745. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku 
'Urwah aku mendengar Usamah radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
naik ke atas salah satu dari benteng-benteng Madinah lalu berkata: "Apakah kalian melihat 
sebagaimana aku melihat?. Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela- 
sela rumah kalian seperti tempat jatuhnya tetesan (air hujan) ". Hadits ini disampaikan pula 
oleh Ma'mar dan Sulaiman bin Katsir dari Az Zuhriy. 


Bab: Dajjal tidak akan masuk Madinah 


4 2 4 
SAR AS 2 LA 2 A a 


Ai Pd 
IM 


pa nga 
SANA NGANA HA عب الْمَسِيح‎ a HINO daa afeti ANA 
Ska کل باب‎ JEN 


1746. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepada saya Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari kakeknya dari Abu Bakrah 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Al Masihud-Dajjal yang 
ditakuti tidak akan dapat memasuki kota Madinah. Pada hari itu Madinah memiliki tujuh 
pintu yang setiap pintunya akan ada dua malaikat (yang menjaganya) ". 


ARP 35 ir Re a. AS ajaa RE 


1747. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Nu'aim bin 'Abdullah Al Mujmir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada pintu gerbang kota Madinah ada para 
malaikat (yang menjaganya) sehingga wabah penyakit dan Al Masihud-Dajjal tidak akan 
dapat memasukinya". 


wW 


A‏ اهيبن Sa Gal erea HAR MASA INA) LA‏ ذبن مالك 
رضي ks, MAKAM AFS DIAN ba‏ يۇ 8ال جال إلا مكدو Ka‏ 


W 


یسل من قاباق STS EN‏ يځر سو چا كر SVL Pa‏ 
ar -‏ 2 ا ر 
BS IS Ala‏ و متافق 


1748. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Abu 'Amru telah menceritakan kepada kami 
Ishaq telah menceritakan kepada saya Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada suatu negeripun yang tidak akan dimasuki Dajjal 
kecuali Makkah dan Madinah, karena tidak ada satu pintu masukpun dari pintu-pintu 
gerbangnya kecuali ada para malaikat yang berbaris menjaganya. Kemudian Madinah akan 
berguncang sebanyak tiga kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafig 
daripadanya". 


DAN 


SEA JAN ME á ies A = 


Á bÉ ala P عا َأبَاسَعِيدِالْخُدْرِيرَضِيَاللَدُحَنهُكَالحَدَتْمَارَ ول‎ 


2 5 LA 


NAH TAA JALAGA Pat A SAS فيمَا‎ A HA) 


ل بهن 


BE محرلا كيفو‎ NAS GA الجاع لي الم يخم نون موز‎ 
َكلت هدام‎ ARIANI ملم ڪيه كيو‎ sah PN Ja Sa ANE 
KIS UR sent ASMARA يشو أ‎ Ags KAS Jaa 
aké BINA ENG ASI Sak at 


1749. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Ubaidullah bin 
'Abdullah bin '"Ugbah bahwa Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu berkata, telah 
menceritakan kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan pembicaraan yang 
panjang tentang Dajjal. Diantara yang Beliau ceritakan tentangnya adalah, Beliau berkata: 


"Dajjal akan datang pada suatu tanah yang tandus di Madinah (untuk memasuki Madinah) 
padahal dia diharamkan untuk memasuki pintu-pintu gerbang Madinah. Maka pada hari itu 
keluarlah seorang laki-laki yang merupakan manusia terbaik atau salah seorang dari manusia 
terbaik menghadangnya seraya berkata: Aku bersaksi bahwa kamu adalah Dajjal yang 
pernah diceritakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Dajjal berkata, 
Bagaimana sikap kalian jika aku membunuh orang ini lalu aku menghidupkannya kembali, 
apakah kalian masih meragukan kemampuanku?. Mereka menjawab: "Tidak". Maka Dajjal 
membunuh laki-laki terbaik itu lalu menghidupkannya kembali. Laki-laki itu berkata, ketika 
Dajjal menghidupkannya kembali: "Demi Allah, hari aku tidak akan lebih waspada kecuali 
terhadap diriku sendiri. Maka Dajjal berkata: "Aku akan membunuhnya lagi". Maka Dajjal 
tidak sanggup untuk menguasainya". 


Bab: Madinah akan menghilangkan keburukan 


AE SAN PA ENTER NAS E AB GANG 


» 2 


Su ASASI yA TENAGA sa aiei BIA A 
Web ian Ni تفي‎ KS aaa مر ار قال‎ 5 


1750. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Abbas telah menceritakan kepada kami 
'Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir 
dari Jabir radliallahu 'anhu: Ada seorang 'Arab Badwi menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berbai'at untuk masuk Islam. Keesokan harinya dia datang lagi dalam keadaan 
menderita sakit demam lalu berkata: "Bebaskan aku (Batalkan baiatku) ". (Dia minta keluar 
dari Islam). Namun Beliau tidak mengabulkannya. Permintaannya itu dilakukan hingga tiga 
kali. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Madinah ini seperti alat penempa 
besi, yang membersihkan orang-orang jelek darinya dan akan menyeleksi orang-orang yang 
baik saja (untuk tinggal didalamnya) ". 


Ay » a 2e p ر و‎ Lal ر ر‎ 4. 2 7> 9 
3 Na PSA ea عَدِيَ بن‎ Sen A AMARA 


MA من‎ IE إل لخدو‎ A NIA GAN تَابتِرَضِيَ اللَهُعَنْهْيَقو‎ 


Mang‏ ووو 


ا e Aa DA‏ عله 
Si Jelas $‏ تفي AEN KS‏ حَبَتَ الْحَدِيدِ 


1751. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Adiy bin Tsabit dari 'Abdullah bin Yazid berkata; Aku mendengar Zaid bin Tsabit 
radliallahu 'anhu berkata, Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar (untuk perang) 
menuju Uhud, sebagian dari para sahabat ada yang mundur. Sebagian kelompok dari 
sahabat ada yang berkata: "Kita akan bunuh mereka", dan sebagian kelompok lain berkata; 
"Kita tidak akan membunuh mereka". Maka kemudian turunlah firman Allah Ta'ala QS Qn- 
Nisa ayat 88 yang artinya: ("Mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan (yang berbeda 
pendapat) dalam menyikapi orang-orang munafiqin..?"). Dan Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Sesungguhnya kota Madinah ini akan membersihkan orang-orang 
sebagaimana api membersihkan karatnya besi". 


< 0 pa =” و س ر ر‎ P 20 2 - 
هاب ڪَن‎ NE EA NS PENS ISA ANE SAS 
tang A JANGAN JG gl AE Jeg NENENG son 


A كُدَتَابْعَُعْثْمَانبْنْعْمَرَ عَنْ يُو‎ AN 


1752. Bab. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Wahab bin Jarir telah menceritakan kepada kami bapakku ms Yunus dari Ibnu 
Syihab dari Anas radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah 
jadikanlah Madinah seperti Makkah, yang dimana Engkau telah menjadikannya (Makkah) 
penuh dengan barakah". Hadits ini diikuti oelh "Utsman bin 'Umar dari Yunus. 


IA صَنَ‎ NGE ge SN DE KAA HA بن‎ Jae SES SAS 
GAN ag SERA BI صَعَرَاحِلَتَهُوَ‎ TAI SI Ki Pena 


1753. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
Ja'far dari Humaid dari Anas radliallahu "anhu berkata: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam apabila pulang dari bepergian dan melihat dataran tinggi kota Madinah, Beliau 
mempercepat jalan unta Beliau dan bila menunggang hewan lain Beliau memacunya karena 
kecintaannya (kepada Madinah). 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak suka orang-orang meninggalkan 
Madinah 


Sasa D Maa aa SÊ SANG AH سلاا‎ NA 


PA Z,A 
2 


anta وَقَاليَابَنِي‎ Ka KANGA Bila garis: IE ed AI sa Gad IN As 
AS ال تخس بون آكَا‎ 


1754. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam telah menceritakan kepada kami Al 
Fazariy dari Humaid Ath-Thowil dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Bani Salamah 
berkehendak untuk pindah tempat tinggal yang mendekat dengan masjid (Nabawi), namun 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kurang setuju bila Madinah kosong ditinggal manusia, 
maka Beliau berkata: "Wahai Bani Salamah, bukankah jejak langkah kalian akan 
diperhitungkan?. Maka mereka tetap tinggal di tempat mereka semula. 


Peran saja XE 3 MAA ا‎ an an ERA كان جد دكا‎ 


ا لكي 


1755. Bab. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari 'Ubaidullah bin 
'Umar berkata, telah menceritakan kepada saya Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin 
'Ashim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Diantara rumahku dan mimbarku adalah raudhah (taman) diantara taman-taman surga dan 
mimbarku berada pada telagaku (di surga) ". 


ر 


Nasabi sai anga AG PAJANAN ARA‏ اقا تما 
aan GAN 00‏ ملم D KAIN SS Ka‏ 


A 


2 eny ANENG IG sa Ngaya MEI AR kans AK يول‎ 
Pa e Mah 
SAH وشل يدو ليشا‎ 
Ka aa SE SERA saie Par Jodi يقال ر‎ ANI رَضتا‎ 
ل خا رق شيا‎ KASI AN أو‎ 


A 4 


UE egia sian a An Sg a ANN JG Jai san 
A NING ار ونان‎ 


ك 


Fa Pa, Zy 


A 


s 
P 
4 


Kik, ی جلا نی‎ PARAN | PANTAU NI 


1756. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, Ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sampai di Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita 
sakit demam. Dan Abu Bakar bila merasakan demam yang panas bersya'ir; Setiap orang pada 
pagi hari bersantai dengan keluarganya. Padahal kematian lebih dekat dari pada tali 
sandalnya. Dan Bilal ketika sembuh dari penakit demamnya dia bersa'ir dengan suara keras: 
Wahai kiranya kesadaranku, dapatkah kiranya aku bermalam semalam. Di sebuah lembah 
yang dikelilingi pohon idzkir dan jalil. Apakah ada suatu hari nanti aku dapat mencapai air 
Majannah. Dan apakah bukit Syamah dan Thufail akan tampak bagiku?. Lalu dia berkata: "Ya 
Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, 'Ugbah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf yang telah 
mengusir kami dari suatu negeri ke negeri yang penuh dengan wabah bencana ini". 
Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, jadikanlah Madinah 
sebagai kota yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Makkah atau bahkan lebih dari 
itu. Ya Allah, berikanlah barakah kepada kami dalam timbangan sha' dan mud kami 
sehatkanlah (makmurkan) Madinah buat kami dan pindahkanlah wabah demamnya ke 
Juhfah". "Aisyah radliallahu 'anha berkata: Ketika kami tiba di Madinah, saat itu Madinah 
adalah bumi Allah yang paling banyak wabah bencananya. Sambungnya lagi: "Lembah 
Bathhan mengalirkan air keruh yang mengandung kuman-kuman penyakit". 


- PA 4 Z 
A 14 A r4 2 29 
DUA y zí 2 272 7 1 2 22 1% مم 2 مه ع‎ Nas AA در م‎ AKA 
Pa عند تن‎ > E خالدن: نه‎ UN -r t Sa 
ار کر‎ ix RIIS A a ٭ کی‎ 
22 Z Wg ah PN 0 


N 


BN. TE E SAR E ر‎ e a7 ALAN 5 -2 و‎ 
AW AA BEJ A3 Sea LA 3 TAS yk han 


ZA ہو ی و و م و رر‎ rat m م ورو‎ 22728» KALA APA 
Penan A AI SE ERREK عَليهوَسَلْمَوَ‎ 


MEN 


PA 
PRE م 52 5ن 2 4ه له‎ 12 < <9 218 A AS يي وم‎ LD NE ATK ل‎ 
رضي‎ AE سيعت‎ aan 2559 gan Sa UEA رَضِي‎ 


7 وو 
AAN‏ 


1757. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abu Hilal dari Zaid bin Aslam dari bapaknya dari 
'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Ya Allah berilah aku mati syahid dijalanMu, dan jadikanlah 
kematianku di negeri RasulMu, shallallahu 'alaihi wasallam). Dan Ibnu Zurai' berkata, dari 
Rauh bin Al Qasim dari Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Hafshah binti 'Umar radliallahu 
'anhuma berkata, "Aku mendengar 'Umar seperti hadits ini". Dan Hisyam berkata, dari Zaid 
dari bapaknya dari Hafshah; Aku mendengar 'Umar radliallahu "anhu. 


Kitab: Shaum 
Bab: Kewajiban puasa ramadan 


TA عَنَأَبِيهِعَنَطَلْحَهَبْنِ‎ IE AA AN IS ya PAS SAS 
AN S لتنا‎ Ka HIBAH aa MERA AS 


gabag تمن‎ phan A se sg daan 


pa PENIS كلا أكطو‎ BISA IE AN ايع‎ PAN IA Ia 


A 


Ès 
E 


Sein A 


1758. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada saya 
Isma'il bin Ja'far dari Abu Suhail dari Bapaknya dari Tholhah bin 'Ubaidullah; Ada seorang 
'Arab Baduy datang kepada Rasululloh shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan kepalanya 
penuh debu lalu berkata; "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang telah Allah 
wajibkan buatku tentang shalat?". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 
"Shalat lima kali kecuali bila kamu mau menambah dengan yang tathowwu' (sunnat) " 
Orang itu bertanya lagi: "Lalu kabarkan kepadaku apa yang telah Allah wajibkan buatku 
tentang shaum (puasa)?". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Shaum di 
bulan Ramadhan kecuali bila kamu mau menambah dengan yang tathowwu' (sunnat) "."Dan 
shiyam (puasa) Ramadhan". Orang itu bertanya lagi: "Lalu kabarkan kepadaku apa yang telah 
Allah wajibkan buatku tentang zakat?". Berkata, Tholhah bin 'Ubaidullah radliallahu 'anhu: 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjelaskan kepada orang itu tentang syari-at- 
syari'at Islam. Kemudian orang itu berkata: "Demi Dzat yang telah memuliakan anda, Aku 
tidak akan mengerjakan yang sunnah sekalipun, namun aku pun tidak akan mengurangi 
satupun dari apa yang telah Allah wajibkan buatku". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Dia akan beruntung jika jujur menepatinya atau dia akan masuk surga 
jika jujur menepatinya ". 


JALAN AJE عَنّابّنِ عْمَرَ رضي‎ Sep ES FRA CAE rE NGANA ANA 
< ل رر ر ا‎ P کو و ر ر کر ے اھ ع ارس ۶ے‎ 

Zal 7A‏ ر و رة 

يواقى صومه 
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il‏ .1759 
dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam melaksanakan puasa hari 'Asyura' (10 Muharam) lalu memerintahkan (para‏ 


sahabat) untuk melaksanakannya pula. Setelah Allah mewajibklan puasa Ramadhan, maka 
puasa hari 'Asyura' ditinggalkan. Dan 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu tidaklah 


melaksanakan puasa hari 'Asyura' kecuali bila bertepatan dengan hari-hari puasa yang biasa 
dikerjakannya". 


- - 
ع 0 ور 3 


KAA anne Keok, PI يدبن أي حَبِيبٍ‎ PE ENI سمي‎ AAS 


- 
ع‎ pa Az 


ana‏ ضي الَا PAR a NS IN‏ ھک رَسُو الله صلی اله 


و 4 


iya YAA AGAN Gaga sak E NG AI yn 506 عَلَيَهِوَسَلَم بِصِيامِهِحَنَّى فُرْضَرَمَضَادُوَكًا‎ 
AA 


1760. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Yazid bin Abu Habib bahwa "Irak bin Malik menceritakan kepadanya bahwa 
'Urwah mengabarkan kepadanya dari 'Aisyah radliallahu 'anha; Bahwa orang-orang Ouraisy 
pada zaman Jahiliyah biasa melaksanakan puasa hari 'Asyura'. Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakannya pula hingga datang 
kewajiban shaum Ramadhan. Dan kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang mau melaksanakannya silakan dan siapa yang tidak mau juga tidak 


" 


apa". 


Bab: Keutamaan puasa 


PLAN si aaa Pen PAY عبد الله تو‎ ara 
ké 27 AZ BB و‎ & w 22 سرے کو‎ 
BALAS ANG PASI 5 Jara 33 a قال الضَيَام جه لا‎ ka ga EN Je سول ال‎ 


2 


س اا 5 دور 

SA يح‌المسك‎ siya JAN Ae ed AAN BA NGA َال‎ ss anu 
Z% و‎ 0 21 2 SNG 72 w 255 LA JAN ر2‎ 

MEA BAN بهو‎ PET SALA طَعَامَهُوَشَرَابَهُوَشَهُوَتَهُمِنَ جل‎ 


1761. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az 
Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Shaum itu benteng, maka (orang yang melaksanakannya) janganlah 
berbuat kotor (rafats) dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya 
berkelahi atau menghinanya maka katakanlah aku sedang shaum (ia mengulang ucapannya 
dua kali). Dan demi Dzat yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh bau mulut orang yang 
sedang shaum lebih harum di sisi Allah Ta'ala dari pada harumnya minyak misik, karena dia 
meninggalkan makanannya, minuman dan nafsu syahwatnya karena Aku. Shaum itu untuk 
Aku dan Aku sendiri yang akan membalasnya dan setiap satu kebaikan dibalas dengan 
sepuiluh kebaikan yang serupa". 


Bab: Kafarah puasa 
AN Ge عم‎ NG NGahs 526 Ja PA: Pe A EA 
Ji LN EKA في‎ dela yaa RA AN aa Sena يقفا‎ aa 


ad PA 
£ 


AE La GAN PEMANAS, ماليو جار‎ saking 
يس رْكَالَدَاكَ أَجَدَدُ‎ TES INGGING NG SA SESI ASUS AS 


Si BAL SIB مََالبَاب‎ Ma aan YA a cikai; SNI 
AN, 


1762. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Jami' dari Abu Wa'il dari Hudzaifah radliallahu 'anhu 
berkata, "Pada suatu hari 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Siapa yang masih hafal hadits 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang masalah fitnah? Hudzaifah berkata: "Aku 
mendengarnya saat Beliau bersabda: "Yaitu suatu fitnah seseorang dalam keluarganya, 
harta, anak dan tetangganya. Namun fitnah itu akan terhapus oleh shalat, shaum. 
shadagah". 'Umar berkata: "Aku bertanya bukan masalah itu. Tapi aku bertanya tentang 
fitnah yang meluas seperti melubernya air lautan. Hudzaifah berkata: "Sesungguhnya selain 
itu ada satu pintu". 'Umar bertanya: "Pintu itu terbuka atau sudah rusak?". Hudzaifah 
berkata: "Pintu yang rusak". 'Umar berkata: "Kalau begitu pintu itu tidak akan bisa ditutup 
hingga hari giyamat". Maka kami berkata, kepada Masruq: "Tanyakanlah kepadanya apakah 
'Umar mengerti siapa yang dimaksud dengan pintu itu". Hudzaifah berkata: "Ya, dia 
mengerti. Sebagaimana mengertinya dia bahwa setelah besok pasti malam hari". 


Bab: Ar rayyan untuk orang yang berpuasa 


EL ع‎ CN پو حازم مهل ري‎ SN بن يلال‎ 3 A HAHA NA EN SANA 


A 


Tana 355 a A NANG Gd asi A 


رکه 


TAS‏ وء 2 JA‏ ر ص 
PA Nu 35‏ يقالا GAN A Ga Ab Asa KG Pa SI LAGI‏ 
م 3 Fas‏ ره 
JA‏ منه أحَد 


1763. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mukhallad telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Hazim dari Sahal 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dalam surga ada satu 
pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang pada hari giyamat tidak akan ada orang yang 
masuk ke surga melewati pintu itu kecuali para shaimun (orang-orang yang berpuasa). Tidak 
akan ada seorangpun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Lalu dikatakan 
kepada mereka: Mana para shaimun, maka para shaimun berdiri menghadap. Tidak akan 
ada seorangpun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka telah 
masuk semuanya, maka pintu itu ditutup dan tidak akan ada seorangpun yang masuk 
melewati pintu tersebut". 


KE AE MAS مَالِكُءَ‎ Na KA AA PERASA a 


- A 


Jaringan SE yA ala gala Par Bea asas KENA BEA 


LA 


A SANG AN Jala NG ih SUA Giaa Hal 
ا‎ ENE ara SA كوو‎ 


JÊNG ياشو‎ Ana INA مِنَبَابٍ الصَّدَكَدََقَالَاً‎ AS 
و‎ £ 2 


A جو‎ ALI AN tya aa يُدَعَى‎ IPS اپ من صر و‎ Sana مدعي‎ 
و‎ sS 


1764. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir berkata, telah menceritakan 
kepada saya Ma'an berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Ibnu Syihab dari 
Humaid bin 'Abdur Rahman dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menginfagkan dua jenis (berpasangan) dari 
hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga; (lalu dikatakan 
kepadanya): "Wahai 'Abdullah, inilah kebaikan (dari apa yang kamu amalkan). Maka 
barangsiapa dari kalangan ahlu shalat dia akan dipanggil dari pintu shalat dan barangsiapa 
dari kalangan ahlu jihad dia akan dipanggil dari pintu jihad dan barangsiapa dari kalangan 
ahlu shiyam (puasa) dia akan dipanggil dari pintu ar-Rayyan dan barangsiapa dari kalangan 
ahlu shadagah dia akan dipanggil dari pintu shadagah". Lantas Abu Bakar Ash-Shidig 
radliallahu "anhu: "Demi bapak dan ibuku (sebagai tebusan) untukmu wahai Rasulullah, demi 
ayah dan ibuku, jika seseorang dipanggil diantara pintu-pintu yang ada, itu sbeuah kepastian, 
namun apakah mungkin seseorang akan dipanggil dari semua pintu?". Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: "Benar, dan aku berharap kamu termasuk diantara mereka". 


Ag 


Bab: Disebut ramadan atau bulan ramadan? 


LA 


NA JAG ي سُهَيَلِڪَناَبيدع ناي هر ير‎ PA LAN SSS Ss 
KAS, فحت ايو‎ aga AI) JG la pané PAS الک‎ oá 


1765. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
Ja'far dari Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila bulan Ramadhah datang, maka pintu-pintu 
surga dibuka". 


NAN SEM EA Jl E AN d Pera‏ يأ مول 


# 


Z 2 P 


EEEN NG لقال رسو‎ gas EAEE EAEE 
الشَيَاطِين‎ LÁ Akl هاو فخت ات الاو غا‎ JÊG 


1766. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
saya Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Abu 
Anas, maulanya at-Taymiyyiin bahwa bapaknya menceritakan kepadanya bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: "Apabila bulan Ramadhah datang, maka pintu-pintu langit dibuka sedangkan 
pintu-pintu jahannam ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu". 


KE SAT MEA LEAN SE Ka ur 
ÁA Baja لَاللَهصَلَ اللا‎ A ÉÉN ضِي‎ sa a 
Já a ER KE ESA ea اقلغم‎ As D قَصُومُوَاءَإِدَارَ‎ 
EEFT 


1767. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada 
saya Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 
'Abdullah bin 'Umar bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kamu melihatnya maka berpuasalah 
dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka 
perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan) ". Dan berkata, selainnya dari Al Laits 
telah menceritakan kepada saya 'Uqail dan Yunus: "Ini maksudnya untuk hilal bulan 
Ramadhan". 


Bab: Barangsiapa berpuasa ramadan karena iman dan mengharap pahala 


2 ZA2 AAN 


KE 33 PN EA ى عاي‎ 0 EA pa AN ee 
Aga Ba par UN Pada SEL, مَنَكَامَلَيَدَالَهَدَ‎ MAM عليه‎ Ajay 
AS AKAL PELAN صَانَإِيمَاتَاوَ‎ 


1768. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang 
menegakkan lailatul gadar (mengisi dengan ibadah) karena iman kepada Allah dan 
mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah 
dikerjakannya, dan barangsiapa yang melaksanakan shaum Ramadhan karena iman kepada 
Allah dan mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah 
dikerjakannya". 


Bab: Di bulan ramadan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam lebih banyak beramal 
kebaikan 


ga 2% 


ANAKÉ ANAKE SE AAA Ada هيبن‎ pa jeh GEN PE SANA 
وَكَانَ‎ ah HE 54 Nala EA صَلَ‎ ba کان‎ JIE AE Nike 

A ت وا“‎ A s2 ا ان‎ 227 AN LA La Pan 
Mangan Pad Sanata, E Letih eg أجُوَدُمَايَكو‎ 


< Z 4 يي رار و ا‎ F 2 ر‎ 5 Z 2 Z 

1224x A م1١‎ > ANG NG ار اام‎ II ZAH -A س‎ ALA Pn NP Ye 
MAT AA 

بالخير Jaa‏ المرَسَاةٍ 


1769. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Ubaidallah bin 'Ugbah 
bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah 
orang yang paling lembut (dermawan) dalam segala kebaikan. Dan kelembutan Beliau yang 
paling baik adalah saat bulan Ramadhan ketika Jibril alaihissalam datang menemui Beliau. 
Dan Jibril Alaihissalam datang menemui Beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan (untuk 
membacakan Al Our'an) hingga Al Our'an selesai dibacakan untuk Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Apabila Jibril Alaihissalam datang menemui Beliau, maka Beliau adalah orang yang 
paling lembut dalam segala kebaikan melebihi lembutnya angin yang berhembus". 


Bab: Orang yang tidak meninggalkan ucapan kotor 


AE . ا ر‎ 2 KAK KEK 2. و‎ NAS LI و‎ AT SAS 
بيهر ير ةر ضي‎ ULAH Ni حد دم بن 13 تلد بن فق تق جد سعيد‎ 


A EN -17 LA AN AAN BAN Da 21245 f gys -AZN 
SI ga ah asas Jaa MIE Sea ag ته قال قال ر‎ 
KAA يد‎ 


1770. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abu Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Magbariy dari bapaknya dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan berbuat keji, Allah tidak butuh orang 
itu meninggalkan makan dan minumnya". 


Bab: Apakah harus mengatakan 'Aku sedang berpuasa' ketika hina? 


2 وه وو و‎ aÍ 


BeAT NE HA هشابن يُو‎ 5 Sena FI SAS 


A 


A N 


0 


رر ود Zo‏ - دوم وه pie 0 Pa 7 PANG‏ 2 
ال اتائ سے AR‏ یہ ٤ر‏ ضے اله عه قو ل کال ر سو SAN‏ الع کی و سل قال ا كلع 
تأنه مع اباهر يرّهر ضي يعو سول اندر > 


- 


<y ?‏ س A 2 ilar‏ 2 اس ;4 m 2 4 ANE‏ و 
اَن ea as Segara‏ أحَدِكمْ فَلايَرَفتوَلَا 
ره م هم 26م TA LaaLa LR‏ 2 ام 3„ LA RAAT A 27 an‏ 44 
JASA aaa a bp Sg‏ إن امَرْوَصَايموَالذِي تفش مَحَمَرِبيدهلخلوف في lal‏ 
PA 4 Kg 2 25 £‏ 


24 


sarang PES AT sk Aoa Aa aii 


1771. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bun Yusuf dari Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Atho' dari Abu 
Shalih Az Zayyat bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala telah berfirman: "Setiap amal anak Adam 
adalah untuknya kecuali shaum, sesungguhnya shaum itu untuk Aku dan Aku sendiri yang 
akan memberi balasannya. Dan shaum itu adalah benteng, maka apabila suatu hari seorang 
dari kalian sedang melaksanakan shaum, maka janganlah dia berkata rafats dan bertengkar 


sambil berteriak. Jika ada orang lain yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi maka 
hendaklah dia mengatakan 'Aku orang yang sedang shaum. Dan demi Dzat yang jiwa 
Muhammad berada di tanganNya, sungguh bau mulut orang yang sedang shaum lebih 
harum di sisi Allah Ta'ala dari pada harumnya minyak misik. Dan untuk orang yang shaum 
akan mendapatkan dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya, yaitu 
apabila berbuka dia bergembira dan apabila berjumpa dengan Rabnya dia bergembira 
disebabkan 'ibadah shaumnya itu". 


Bab: Puasa bagi orang yang khawatir atas dirinya karena (nafsu) kelajangannya 


an رر مو‎ a 241241221 APEA No 7 E E 0 Z3 Let Nadi Pap 
GUE LAI ICE EN AE EN عن ي حمرَةَعَنَ‎ E Usa 


bad g 


sai 2 2. 0 4 7 0 w GA Ld w 

ga jai E 3 Fang Wal سَلَْم قَقَالَمَنَ‎ GEA el Bes JLN 
P 5 2 5 < 

MA aa قَعَلَيّهِ‎ kak aliya A 


1772. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim 
dari 'Algamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia 
berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau 
bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin 
(menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga 
kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena 
puasa itu akan menjadi benteng baginya". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam "Jika kalian melihat hilal..." 


PN 


0 


GA GEN ha 2 A SS ASAN O MEN APIP Paten 
الله‎ ya NE رضي‎ TAS BEE عن افع‎ NANG aaa ane عبد الله‎ Sa 


GA NGA كم د‎ KA 24 PK IL NA KA A NE EE E 21244 ر‎ 

B3 FA SN املال و‎ SA رَمَض ان فقا ل لا تصو موا‎ ASN Jo 

A Aar A > 

A as ké IA 

1773. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 

kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam menceritakan tentang bulan Ramadhan lalu Beliau bersabda: "Janganlah 

kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian 

melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari 
disempurnakan) ". 


£ م وو‎ 
00 1 A w 
LAN 


ر يس واو UP‏ ا ل وار hi Pa » 5 Par - » 5 NA‏ 
S‏ عبد الله aaa‏ عن عبد الله بن A rupa Mad‏ 


24 كر م رواج‎ 07 OEE A م2‎ 18 IN 2 كاله‎ 2 2124% Ta una ra 
EES Ty SA IE GARA صل‎ ANG gang 


anta MA Gik ah 
كملواالعذة ثلاثين‎ baé AY 


1774. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu bulan itu berjumlah dua puluh 
sembilan malam (hari) maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya. Apabila 
kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi tiga puluh". 


WA A 9 س‎ 


A 2 w 2 2 aa LIMA 5 9ر‎ s” 1 0 K 03 
NGGAE رضي‎ gan NE سكم‎ EKA Sa PA 
7 5 8 . Z . م‎ 2 A g w 0 w 
HENGA E S Si a é 


1775. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Jabalah bin Sujaim berkata, aku mendengar Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata,, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bulan itu begini begini". Lalu Beliau 
mengepalkan ibu jari tangannya saat menyebutkan hitungan yang ketiga. 


IM 4 
05 


SANI ag A JG AE ياو قال‎ ES ASAS a 
1 rad 7 


N 


7 
- 


Sang SAN SA يته و‎ PI gA Pat SALA الاسم صل‎ PAN ا دو أو قال‎ 


1776. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, atau katanya Abu Al 
Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya 
(hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka 
sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh". 


LAN 


A 2 4 Pd 
wi? LG ل‎ NA م دن‎ 24 229 AA 2 A22 < N 
Z 
ta 


al na BN حوره ار ل‎ aa AO Aa دس‎ 28 
SI Gm AN gabag a dT ka sak EN صَلَ‎ AN NASA سَلَمَهَرَضِيَ‎ 


9 bnr : 2 uz دراه‎ ZA PN k ري‎ N 6 
U gada ne gaiid SG HANGUS AJE SENDI BEI Jas NG SIKA 33 


1777. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Yahya biun 'Abdullah 
bin Shayfiy dari 'Ikrimah bin "Abdurrahman dari Ummu Salamah radliallahu 'anha bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak mendatangi para isteri 
Beliau selama satu bulan. Ketika telah melewati dua puluh sembilan hari, Beliau keluar untuk 
mendatangi mereka pada pagi hari atau siang hari. Lalu dikatakan kepada Beliau, "Lho, 
baginda telah bersumpah untuk tidak mendatangi mereka selama sebulan. Maka Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu bulan itu bisa jadi berjumlah dua puluh sembilan 
hari". 


P 5 za A 5 NA, 2‏ و كرو ANGAS LG KA‏ سم 
ANE USS‏ یز ب ASN AAS‏ بلا ل عن PENA‏ آذ رَضِيَ اعت قال الى 


Z 
2” 4 w 0 


AEL PA : NG grts 22, KEA 2 z2? 216 e LD و‎ AD Da ays P 
يليل‎ jêne NGISA LA ES Sea a الله‎ Je al) gan) 


5 3 


2 NA 2 » 5 GN ANGGE ص ر مه‎ Ga EED. 
ين‎ jine NGESENG AAN A ل فقالوا يار سول‎ SE 


1778. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul "Aziz bin "Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Bilal dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak mendatangi para isteri Beliau dan 
kaki Beliau telah mengalami keletihan maka Beliau tinggal di tempat yang tinggi selama dua 
puluh sembilan hari lalu turun. Orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, anda telah 
bersumpah selama satu bulan. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu 
bulan itu bisa jadi berjumlah dua puluh sembilan hari". 


Bab: Dua bulan Id tidak berkurang 


Peru AN ana aa PA EMAK CEK 


Gi 


KIE TIC aa Ka Yara AN aa) 


LABA Kasa Ak Aa BEE eja Kiss 
KAS رَمَضَانُوَ ذو‎ 


1779. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir berkata, aku mendengar Ishag bin Suwaid dari 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari 
bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan telah menceritakan kepada saya 
Musaddad telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Khalid Al Hadzdza' berkata, telah 
mengabarkan kepada saya 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua bulan yang tidak akan kurang 
dalam bulan (sama bilangan harinya) yaitu bulan Ramadhan dan Dzul Hijjah". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Kami (kaum) yang tidak menulis dan 
menghintung..." 


SSS‏ آدَمْحََتْتَاشْعْبَهُ KENA, jaki WA SS yul 82333 ANN isian‏ رضي اله 
ا 6+ رو 
esis aké AN aa IVA‏ 2222-0-7 انح KEY OT‏ 


lrg 


b 93 LA LAN سد نه‎ aa 
DS anya jine AA Ga HA 


1780. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Al Aswad bin Oais telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 
'Amru bahwa dia mendengar Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Kita ini adalah ummat yang ummi, yang tidak biasa menulis dan juga 
tidak menghitung satu bulan itu jumlah harinya segini dan segini, yaitu sekali berjumlah dua 
puluh sembilan dan sekali berikutnya tiga puluh hari". 


Bab: Ramadan tidak didahului dengan puasa satu atau dua hari 


LA 


gt SIA Sa Siapa GA IA SS‏ بنا ي ES‏ سَلْمَدَعَنَ 


0 


A 


nAi 


Pid 
p Er 

ی ھر PN‏ 
بك هه 3 


A 


CA Z 


AN EL‏ لمال ادن َأَحَدُكُمْ رَمَصَانَبِصَوْمِ يوم أو ومين إلا أ 
ا a A alan e 2 ca A‏ 


1781. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
seorang dari kalian mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari kecuali 
apabila seseorang sudah biasa melaksanakan puasa (sunnat) maka pada hari itu dia 
dipersilahkan untuk melaksanakannya". 


Bab: Firman Allah "Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur 
dengan isteri-isteri kamu..." 


AG 


BA S3‏ مى Ge IE Jeg ALE‏ لاء رضي NGAEN‏ كان أَصْحَابُ 
VGA JEG AB AGAIN ASLI NG kas Tea‏ 


Pd 
Aa Go رو ر2‎ 


GIGI TAHI SIS GLEN reng يُمْسِيَ وَإِنَكيَسَ‎ A38 
KRI AAN a WILL ii Hi EMAS 
IEN Ar كلتمي صلا‎ Sia a غ‎ Wa AF MA PATI PR BLN TT 


2 0 


| SESAMA SAN SMA ENG 
£? Pt g? 2 PA ارہ‎ 8 7 2 
aa Agoa A hiii SAS 


1782. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Abu Ishaq dari 
Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; "Diantara para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi 
wasallam ada seseorang apabila sedang shaum lalu tiba waktu berbuka dia pergi tidur 
sebelum berbuka sehingga dia tidak memakan sesuatu pada malam dan siang hari hingga 
petang hari. Dan pada suatu ketika Qais bin Shirmah Al Anshariy ketika sedang 
melaksanakan shaum lalu tiba waktu berbuka dia mendatangi isterinya seraya berkata, 
kepada isterinya: "Apakah kamu punya makanan?" Isterinya berkata: "Tidak, namun aku 
akan keluar mencari makanan buatmu". Kemudian di siang harinya dia bekerja keras hingga 
mengantuk lalu tertidur. Kemudian isterinya datang. Ketika isterinya melihat dia (sedang 
tertidur), isterinya berkata: "Rugilah kamu". Kemudian pada tengah harinya Qais jatuh 
pingsan. Lalu persoalan ini diadukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka turunlah 
firman Allah Ta'ala QS Al Baqarah ayat 197 yang artinya: ("Dihalalkan bagi kalian pada malam 
bulan puasa bercampur dengan isttri-isteri kalian"). Dengan turunnya ayat ini para sahabat 
merasa sangat senang, hingga kemudian turun sambungan ayatnya: ("Dan makan minumlah 
kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu di waktu fajar"). 


Bab: Firman Allah "...dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari 
benang hitam, yaitu fajar...." 


PELAN Ea ME A a INA: aa 
Pa a SN ina حَنَى‎ SN SAI حاتم رضي‎ 


LA 


SENJA Kab سان‎ ga ANANA A 


Z 


کن 


Kanan BEKU NGANGGE ala sale ISA Sa 


1783. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Husyaim berkata, telah mengabarkan kepada saya Hushain bin 'Abdurrahman dari Asy- 
Sya'biy dari 'Adi bin Hatim radliallahu 'anhu berkata: Ketika turun OS Al Baqarah ayat 197 ("... 
hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam yaitu di waktu fajar"), maka aku 
mengambil benang hitam dan benang putih lalu aku letakkan di bawah bantalku untuk aku 
lihat pada sebagian malam namun tidak tampak olehku. Maka di pagi harinya aku menemui 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu aku ceritakan hal tadi. Maka Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat itu adalah gelapnya malam dan terangya siang". 


1 


ا AA HAN EN SAS Pa‏ سويد 


” 


LS el, Adakan حازم عَنْسَهَلِ‎ Si بن مرن قال‎ 35 KESAN Mg 
IA ANA. SNN a 


SS EN is م لوه‎ SEM AS 


A A 


iba 


g'o 


no 


567 


JAN JAN aas EEN AMS Aha MAN GG 3 Aina 


1784. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Hazim dari bapaknya dari Sahal bin Sa'ad. Dan diriwayatkan pula, telah 
menceritakan kepada saya Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami Abu 
Ghossan Muhammad bin Muthorrib berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Hazim 
dari Sahal bin Sa'ad berkata: Ketika turun ayat ("Dan makan minumlah kalian hingga terang 
bagi kalian benang putih dari benang hitam") dan belum diturunkan ayat lanjutannya yaitu 
("dari fajar"), ada diantara orang-orang apabila hendak shaum seseorang yang mengikat 
seutas benang putih dan benang hitam pada kakinya yang dia senantiasa meneruskan 
makannya hingga jelas terlihat perbedaan benang-benang itu. Maka Allah Ta'ala kemudian 
menurunkan ayat lanjutannya ("dari fajar"). Dari situ mereka mengetahui bahwa yang 
dimaksud (dengan benang hitam dan putih) adalah malam dan siang". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Janganlah makan sahur kalian 
terhalangi..." 


04 7? KI Pa 6 Da ور‎ > PEA 
DE arik a AAA 
2 AA و ور‎ Ga 
كُلُواوَاشَرَبُوا‎ dia sara AN TN Ken Gi الا‎ sál 


2 3 


EEO Ann Sa Men Sani ANG 9 AS 
BI 535 


1785. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah dari 'Ubaidullah 
dari Nafi' dari Ibu 'Umar dan Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa 
Bilal biasa melakukan adzan (pertama) di malam hari, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummu Maktum melakukan 
adzan, karena dia tidak melakukan adzan kecuali sudah terbit fajar". Al Qasim berkata: "Jarak 
antara adzan keduanya itu tidaklah lama melainkan bila yang satunya naik maka yang 
satunya lagi turun (maksudnya naik ke dan turun dari menara) ". 


Bab: Mengakhirkan makan sahur 


a KAN Ng se STA CN 
4 x 77 9 Eg S P rana 2. ai 0 z2 ANGAS 2 
ada PN TA As BAND SIS Ah NGNE كت‎ a 


1786. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaidullah telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul "Aziz bin Abu Hazim dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu 
berkata: "Aku makan sahur bersama keluargaku kemudian aku bercepat-cepat agar 
mendapatkan sujud (shalat) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ". 


Bab: Berapa waktu antara sahur hingga shalat subuh 


KAA ga SAN رتوت‎ a Ab SA SI 


2386) السَّحُو‎ ERAF LESA Landy ca PN nana AA 
Pa 


A 


1787. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Zaid bin Tsabit radliallahu 
'anhu berkata: "Kami pernah makan sahur bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
kemudian Beliau pergi untuk melakanakan shalat. Aku bertanya: "Berapa antara adzan 
(Shubuh) dan sahur?". Dia menjawab: "Sebanyak ukuran bacaan lima puluh ayat". 


Bab: Berkah makan sahur 


IM 


A GANGGA LG AE a AN و وكا‎ a GA و ل‎ 76 
AAA bo Sad Ganga jag Be IKA س بن إشماعيا‎ ga SAS 
20€ 7 P 2 DA SA Aa AS Ke It AN EN 0 
کهيتتڪ م ار أظل‎ LEG AS | IG SEA UYA 5 Jl lag 

A 


22 
Lal عمو‎ | 


1788. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan puasa wishal (puasa terus tanpa berbuka) lalu orang-orang mengikutinya yang 
mengakibatkan mereka kepayahan. Maka Beliau melarang mereka melakukannya. Namun 
mereka berkata: "Tetapi, bukankah baginda melakukan puasa wishal?". Beliau bersabda: 
"Aku tidak sama dengan keadaan kalian karena aku senantiasa diberi makan dan minum". 


fa 2001000‏ < 200 و ر ر يي LK oI. MA‏ ف عر د ماس 3G A‏ 
دنا ا Aa aga‏ العو ور بن صوق aa‏ رضي الله 


4 


عَنَهُكَالَكَالَ LAN‏ صل اللُعَلَيَهوَسَلَّم po PENGIN AS‏ که 


1789. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib berkata, aku mendengar 
Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Bersahurlah kalian, karena didalam sahur ada barakah”. 


Bab: Niat puasa di siang hari 


W 


3 4 £ 7 A ANUT 
او و‎ Lg Ginger sa NE gg و 21 ۴ ورو و‎ 4 2 IA 
ANG Tetes ار و‎ ANG Pal ب‎ A fys ANA كر مدي د‎ 
كلفلا يا كل‎ UDA gag فلي او‎ ANA يادي في الاس يو معَاشو‎ ES A3 


1790. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah 
bin Al Akwa' radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang 
untuk menyeru manusia pada (waktu sahur) hari 'Asyura', bila ada seseorang yang sudah 
makan maka hendaklah ia meneruskan makannya atau hendaklah shaum dan barangsiapa 
yang belum makan maka hendaklah ia tidak makan (maksudnya teruskan berpuasa) ". 


N 


N 


Bab: Orang yang berpuasa junub dipagi hari 


ZA 


يي مو لام م ولاو 26-1 و > م Pada 57 GA a‏ ۾ 217 


لي 


- 
و‎ Z 
0 A A 


kag si As IMEL An SA Ma‏ عو 
KAA NGE ENG AN A‏ لون ئن الْحَارث بن 


LEÓN تَامأَنَّرَسُولَالتَمَصَل‎ AH laad ki GEN AM من‎ NKE هِشَاء‎ 


SAINS 9 ANG يصو مو‎ 5 AAN ga La GAS در‎ BAN R33 as 


KE S3 S AAA sai SAS 
GIE NENG b NIS gi gra YENG A NG ق ر‎ AN 
KERA AI SSK KT Jas A3 ANA b هْرَيْرَةَإِي‎ 


ii AE SAE ARIE AA GE SUS‏ ي هر ير گان 


2 و 
A LN 2‏ 


Ina 595 La Kala sale iie NGA 


1791. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Sumayya 
maulanya Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam bin Al Mughirah bahwa dia 
mendengar Abu Bakar bin 'Abdurrahman berkata: "Aku dan bapakku ketika menemui 'Aisyah 
radliallahu 'anha dan Ummu Salamah...Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada 
kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah 
mengabarkan kepada saya Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam bahwa 
bapaknya, yaitu 'Abdurrahman mengabarkan kepada Marwan bahwa 'Aisyah radliallahu 
'anha dan Ummu Salamah telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah mendapatkan waktu Fajar saat Beliau sedang junub di rumah 
keluarga Beliau. Maka kemudian Beliau mandi dan shaum. Dan berkata, Marwan kepada 
'Abdurrahman bin Al Harits: "Aku bersumpah dengan nama Allah. aku pasti menyampaikan 
hal ini kepada Abu Hurairah radliallahu "anhu. Saat itu Marwan adalah pemimpin di 
Madinah. Maka Abu Bakar berkata: "Kejadian itu membawa 'Abdurrahman merasa tidak 
senang". Kemudian kami ditakdirkan berkumpul di Dzul Hulaifah yang ketika itu Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu termasuk yang hadir disana, maka 'Abdurrahman berkata, kepada 
Abu Hurairah radliallahu "anhu: "Aku akan menyampaikan satu hal kepadamu yang 
seandainya Marwan tidak bersumpah tentangnya kepadaku maka aku tidak akan 
menyampaikannya kepadamu". Maka dia menyebutkan apa yang disampaikan 'Aisyah 
radliallahu 'anha dan Ummu Salamah diatas. Maka Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: 
"Persoalan tadi pernah pula diceritakan kepadaku oleh Al Fadhal bin 'Abbas sedangkan 
mereka ('Aisyah radliallahu 'anha dan Ummu Salamah) lebih mengetahui perkara ini". Dan 
berkata, Hammam dan Ibnu 'Abdullah bin 'Umar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu: 
"Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuka (dalam kasus junub 
setelah masuk waktu Fajar). Namun hadits pertama diatas lebih kuat sanadnya". 


Bab: Orang yang berpuasa bercumbu 


Baa ا‎ HA NEG A KAHANG 


5 


seb AI ajaa gala PAT Se LAN SEL‏ گان اک ڪڪ رب 
ki 136363‏ (مَآرِبُ) حَاجَدُقَالَطَادُ ang‏ أو لي الْإرَبَةَ) alie AN‏ 


1792. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, Syu'bah dari Al Hakam 
dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam mencium dan mencumbu (isteri-isteri Beliau) padahal Beliau sedang berpuasa. Dan 
Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya dibandingkan kalian". Dan 
Al Aswad berkata: Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, istilah ma"aarib maknanya 
adalah keperluan (seperti dalam OS Thoha ayat 18) artinya hajat. Dan berkata, Thowus 
(seperti dalam QS An-Nuur ayat 31) artinya: orang dungu yang tidak punya keinginan lagi 
terhadap wanita. 


Bab: Orang yang berpuasa mencium 


دام NGACA — v A‏ 6 يَحْيَى َر همام قالخ خْمَنِأَيِعَنْعَابسَدَعَنْالتَّبِيَصَلَ BEN‏ عليه 
وَسَلَمَ حو SIB an AAN ban gg Ma AI‏ 
AEN ATA 04 2‏ او کور zÉ rA Pena‏ 

Con PDL yh jae Bual ال صل الله‎ s 


1793. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, telah mengabarkan kepada saya bapakku dari 
'Aisyah radliallahu 'anha. Dan telah diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencium isteri-isteri Beliau". 'Aisyah radliallahu 
'anha kemudian tertawa. 


ann Ka ani ia کا‎ 


A 


£ 


ala AN asal yan sragen sang Hi5 


Da 


iatis BEBAN NG حيصي‎ SEK GE im abses 
33 SRI 33013 5s Ulasan Wes ala sale NA الو صل اله‎ 33 LE ga 
an 


3 
> 


1794. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Hisyam bin Abu 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari 
Abu Salamah dari Zainab putri Ummu Salamah dari ibunya radliallahu 'anhuma berkata: 
Ketika aku bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam satu selimut tiba-tiba aku 
mengalami haidh maka aku diam-diam pergi lalu aku mengambil pakaian khusus haidhku, 
Beliau berkata: "Ada apa denganmu, apakah kamu mengalami hadil?". Aku jawab: "Ya". Lalu 
aku masuk kedalam selimut bersama Beliau". Ummu Salamah dan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah pula mandi bersama dari satu ember air. Dan Beliau juga 
menciumnya padahal Beliau sedang berpuasa". 


Bab: Mandinya orang yang berpuasa 


az č کو ر ےر‎ PAN دو و 55- ور 2 2115 و‎ 2 NK 
Si Gala okil E يو نش‎ A A 
2 ez Z 
A gaz وه 113 5 - 2 و‎ F Pang 7 D 7 و‎ 
Jadi lb AE 232 53 BAN AA سكم‎ AE صل‎ LAN Ge Saé 
Z P ر‎ pa ب ر ب‎ VA 


1795. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Sihab dari 'Urwah dan Abu 
Bakar, 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendapati 
masuknya waktu fajar di bulan Ramadhan dalam keadaan Beliau junub, lalu Beliau mandi 
dan shaum". 


2 


ر ر و Ka ANGGA‏ 5 1 رر PRA 9 Pa za Pa‏ ام 
Jne NGA‏ قال ددني مالك ڪن َي مولأ ي کر بن عبد الرس بن الحَار peng‏ 


A 


3G ر کر ر ص و92 ہے ج عر ص ي رر << ر ا‎ 010 z2 
عَايِشْةُرَضي الله‎ JELLES Sena SEE PE NA IN Ga a 
l ور‎ 


gan JENE NGE‏ اله صل AS A‏ احتلام نغ 
راق aora Nn‏ - 

1796. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada saya Malik dari 
Sumayya maulanya Abu Bakar bin'Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam bin Al Mughirah 
bahwa dia mendengar Abu Bakar bin'Abdurrahman (berkata,): "Aku dan bapakku pergi 
bersama-sama hingga kami datang menemui 'Aisyah radliallahu 'anha yang dia berkata: "Aku 
bersaksi tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa apabila Beliau pada pagi hari 
masih dalam keadaan junub setelah berhubungan tanpa mengeluarkan sperma, maka Beliau 
meneruskan puasanya". Kemudian kami datang menemui Ummu Salamah yang dia juga 
berkata, seperti itu". 


Bab: Orang yang berpuasa makan dan minum karena lupa 


pa 3 - 79 A A PRA ri 
هر يرَهَرَضي‎ Ea mSS aa يدانا خير تا ير‎ S 
3 


ANG ر أ سار م‎ LE 2 Ef TANG Pisan و و‎ 08 03 2 
di ae ِنَم‎ AA oR كلو شر ب‎ AA a 
P 


1797. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Ibnu Sirin 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika 
seseorang lupa lalu dia makan dan minum (ketika sedang berpuasa) maka hendaklah dia 
meneruskan puasanya karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum". 


Bab: Siwak basah dan kering bagi orang yang berpuasa 


PA 
- 
Yo QARLI? 


E ÉNE CANE SS‏ قال RN SS‏ يعن Sate‏ يڪن ران 
SAAT KAN g A iii‏ 
ÉK ga gand) srah S K II aaa‏ مسح بر betta‏ 
LENGAN SEGAN SA a,‏ 2 


AN PES a EA 


C. 


1798. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada saya Az Zuhriy 
dari 'Atho' bin Yazid dari Humran (berkata,): "Aku melihat 'Utsman bin 'Affan berwudhu', dia 
menuangkan air ke telapak tangannya (untuk membasuh kedua telapak tangannya) tiga kali. 
Kemudian berkumur-kumur dan membasuh hidung lalu mengeluarkan (air) darinya. 
Kemudian membasuh mukanya tiga kali lalu membasuh lengannya yang kanan hingga ke 
siku dan lengannya yang kiri hingga ke siku tiga kali kemudian berkata: "Aku melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudhu' seperti wudhu'ku ini lalu Beliau bersabda: 
"Barangsiapa berwudhu' seperti wudhu'ku ini kemudian dia shalat dua raka'at dan tidak 
berbicara apapun antara keduanya, maka Allah mengampuni dosanya yang lalu". 


Bab: Jika bersetubuh di (siang hari) ramadan 


ig; 5 ga NGÊS ai Nana BA NA AGA ANN MA ANA Uas 


Seg 2 ¢ دوم وو‎ ai 


MA NA JALAN لأف ا نو‎ Pan خبر‎ 


EME AA 2 Wb ر علدو سا‎ AN a AE Kam 
JL حرق قال‎ las) J laga Al Je GAN GIE لور‎ Pen a 2 Ka 
AAA AAS IA AAA ATIRA 
AN BESAN RAK A Ar NGABA AGA KAN 
Be قال صد‎ 
1799. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar Yazid bin Harun 
(berkata,), telah menceritakan kepada kami Yahya, dia adalah anaknya Sa'id bahwa 
'Abdurrahman bin Al Qasim mengabarkannya dari Muhammad bin Ja'far bin Az Zubair bin Al 
'Awam bin Khuwaylid dari 'Abbad bin 'Abdullah bin Az Zubair mengabarkan kepadanya 
bahwa dia mendengar 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Ada seorang laki-laki datang 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata, "Wah aku terbakar!". Beliau 
bertanya: "Maksudmu, Ada apa denganmu?". Orang itu menjawab: "Aku telah berhubungan 
dengan isteriku pada siang hari di bulan Ramadhan". Kemudian Nabi shallallahu "alaihi 


wasallam dibawakan sekeranjang kurma, maka Beliau berkata: "Mana orang yang celaka 
itu?". Orang itu menjawab: "Aku". Maka Beliau berkata: "Bershadagahlah dengan kurma ini". 


Bab: Jika seseorang bersetubuh di (siang hari) ramadan, semantara tidak memiliki 
sesuatu untuk ia sedekahkan... 


PERANAN! د‎ KANG PN ES IKA pi Kas 
AI, علو عا جار جلا تار‎ zís DIA جلو‎ SS JBL 


aab Jaka pala LN سول الله صل‎ SIB ag A KEL NGIGÊL 


P PA 


EEN b aa PEN n تَسَتَطِيعٌأَنْكَصُوءَشَهَرَ‎ ENG gia ee 


: LAN SANI a ka كيهو‎ AANS Kan 


A 


jajan 23 KAA NIS SENAI JENG GANG PAM F 


L4 
2س‎ 


LAN قَصحك‎ IN َي تققد من‎ JANG Na AGENG AN GANG يا رسو‎ Si 


ر EA 5 (PA Ea 2% 2 2 PERE BP Ur‏ ار 
siia biji ya GIEK Seal GAMELAN Jo‏ 


1800. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Humaid bin 'Abdurrahman 
bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Ketika kami sedang duduk bermajelis 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata: 
"Wahai Rasulullah, binasalah aku". Beliau bertanya: "Ada apa denganmu?". Orang itu 
menjawab: "Aku telah berhubungan dengan isteriku sedangkan aku sedang berpuasa". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah kamu memiliki budak, sehingga 
kamu harus membebaskannya?". Orang itu menjawab: "Tidak". Lalu Beliau bertanya lagi: 
"Apakah kamu sanggup bila harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut?". Orang itu 
menjawab: "Tidak". Lalu Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu memiliki makanan untuk 
diberikan kepada enam puluh orang miskin?". Orang itu menjawab: "Tidak". Sejenak Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam terdiam. Ketika kami masih dalam keadaan tadi, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam diberikan satu keranjang berisi kurma, lalu Beliau bertanya: "Mana orang 
yang bertanya tadi?". Orang itu menjawab: "Aku". Maka Beliau berkata: "Ambillah kurma ini 
lalu bershadagahlah dengannya". Orang itu berkata: "Apakah ada orang yang lebih fagir 
dariku, wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada keluarga yang tinggal diantara dua 
perbatasan, yang dia maksud adalah dua gurun pasir, yang lebih faqir daripada keluargaku". 
Mendengar itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadi tertawa hingga tampak gigi seri 
Beliau. Kemudian Beliau berkata: "Kalau begitu berilah makan keluargamu dengan kurma 
ini". 

Bab: Orang yang bersetubuh di siang hari bulan ramadan, apakah ia boleh 
memberikan makanan untuk keluarganya sebagai kafarah? 


0 - و 0 > ور“ ر ميم > وس > 5 24 س ىت و ساف 2 مهو س‎ Az 153, 
SEE NE SAE RANI A aan 
وَقَمَعَ ل امْرَأتهفي‎ ANÉ Ga NN aan! RA A ELE 


A Pd 2 e 


Wan BI لا قال‎ IE on ين هك‎ Sa PETA pakah SIG ISI; SEA KAN 
Se SA A atap 


“ 


2 


BAHAN Ga Pare ب‎ Na alas 33 PN TE NGANG 


1801. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Az Zuhriy dari Humaid bin "Abdurrahman dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu (berkata): "Datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata: "Ada seseorang yang berhubungan dengan isterinya pada siang hari 
Ramadhan". Beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki budak untuk kamu bebaskan?" Orang 
itu menjawab: "Tidak". Lalu Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu sanggup bila harus berpuasa 
selama dua bulan berturut-turut?" Orang itu menjawab: "Tidak". Lalu Beliau bertanya lagi: 
"Apakah kamu memiliki makanan untuk diberikan kepada enam puluh orang miskin?" Orang 
itu menjawab: "Tidak". Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam diberikan satu keranjang 
berisi kurma, keranjang besar yang biasa untuk menampung sampah, lalu Beliau berkata: 
"Berilah makan orang lain dengan kurma ini". Orang itu berkata: "Apakah ada orang yang 
lebih membutuhkan dari kami? Tidak ada keluarga yang tinggal diantara dua perbatasan 
yang lebih membutuhkan bantuan daripada kami". Maka Beliau berkata: "Kalau begitu 
berilah makan keluargamu dengan kurma ini". 


Bab: Berbekam dan muntah bagi orang yang berpuasa 


PPT Yi Iko 2 ESA م‎ p ور و‎ Pap 
BIKE AN رض‎ ME EA es Int 7 Aa 
هَهَ صا‎ WEEE) 2 PAEAN AN 
وهو يم‎ SEN مح‎ RSS aa 
1802. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berbekam ketika sedang berihram dan juga berbekam ketika sedang 
berpuasa. 


rg 


TEE رضي‎ EA EKA Kere ارِيْحَدَّتْمَاَيُو‎ MISI jasa Sep Kara 


TA AT aS‏ ر ر 
Eh hsa A‏ 
Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul‏ .1803 


Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam ketika sedang berpuasa. 


24 


a KEM AG SAN AJE WIL Pn SAN 


P 


Ha Na AN Las Was 


r 


A EA RAYA pa IU Papa Ati SES 
at NGA 


1804. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, aku mendengar Tsabit Al Bunaniy berkata: Anas bin Malik radliallahu "anhu 
pernah ditanya: apakah engkau membenci berbekam ketika berpuasa? Dia menjawab: 
"Tidak, kecuali jika fisik lemah". Syababah menambahkan, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah: "Yaitu pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ". 


Bab: Puasa dan berbuka dalam safar 


ES KEL 233 ابْنَأبي أو‎ aa أب إِسَحَاقَ‎ Wayi AMA ANG E AS Ea Ni 3 


2 


JG LANANG A حلي قال يار‎ BEI AYI Sana NAGA KN مَعَرَ ولاس‎ 
Urang مَى‎ Éo PET AN pp el, AJE LISA سول‎ Sea; لاجد‎ F 


BA 


SEMEN SG ÁS ير‎ KEPALA AN SALA o 
fooga sa 2. DG NG EH 


pasak 
1805. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Abu Ishaq Asy-Syaibaniy dia mendengar Ibnu Abu Awfa radliallahu 
'anhudhiyallahu'anhu berkata: Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
dalam suatu perjalanan yang ketika itu beliau berkata kepada seseorang: "Turunlah disini 
dan siapkan minuman buatku". Orang itu berkata: "Wahai Rasulullah, bukankah masih ada 
matahari?" Beliau berkata, lagi: "Turunlah (berhenti disini) dan siapkan minuman buatku”. 
Orang itu berkata, lagi: "Wahai Rasulullah, bukankah masih ada matahari?" Beliau berkata, 
lagi: "Turunlah dan siapkan minuman buatku". Maka orang itu berhenti lalu memberikan 
minuman kepada Beliau, lalu Beliau minum kemudian melempar sesuatu dengan tangan 
Beliau ke suatu arah lalu bersabda: "Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari 
arah sana maka orang yang puasa sudah boleh berbuka ". Hadits inidikuatkan pula oleh Jarir 
dan Abu Bakar bin 'Ayyasy dari Asy-Syaibaniy dari Ibnu Abu Awfa radliallahu 'anhu berkata: 
"Aku pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan". 


KE gi ag ap PENA AN GAS‏ الْأَسَلَمِيَقَالَيَا 
BAGASI,‏ 

رَسول :2 سر (al‏ 

1806. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 


dari Hisyam berkata, bapakku telah menceritakan kepadaku dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
bahwa Hamzah bin 'Amru Al Aslamiy berkata: "Wahai Rasulullah, aku sering berpuasa". 


وا وم و وا 7 D‏ و 4 3G «4 5 k,‏ 2 
SS‏ عبد اله بن يو MENAH Nad‏ ههام بنع WLAN a‏ 


IM 
LA 35 - w 


h pelia a gahe Ajay. ALI, ali NIP 2133 49 D aan 


1807. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha, isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa Hamzah bin 'Amru Al Aslamiy berkata, kepada Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam: "Apakah aku boleh berpuasa saat bepergian? Dia adalah orang 
yang banyak berpuasa. Maka Beliau menawab: "Jika kamu mau berpuasalah dan jika kamu 
mau berbukalah". 


Bab: Berpuasa beberap ahari di bulan ramadan kemudian pergi bersafar 


200 م 204 م زر ف ارام ,312 an‏ 7 و دري امام 22 و LA‏ وام 


5 LA 


Bagan Sa KAA Bi TN aa LEAN عَبَّاسِرَضِيَ‎ 
BELA NA AN الئاس قال ابو عبد الهو‎ A36 آفطر‎ li 


1808. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi menuju Makkah dalam bulan 
Ramadhan dan Beliau berpuasa. Ketika sampai di daerah Kadid, Beliau berbuka yang 
kemudian orang-orang turut pula berbuka. Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: "Kadid adalah 
tempat mata air yang terletak antara 'Usfan dan Qudaid". 


<A 2 27 7 sls > م دم 3 ىإ‎ SIARAN - 


aké senja Area REET 00 Sp: e 
UN) ELLAS ANA nyana SAS جل‎ Nb وَسَلَمفْبَع ضِأَسْفَارِوِف يوم حَارِ حَنّى‎ 
TA Sal sala SAN 


1809. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Hamzah dari 'Abdurrahman bin YAzid bin Jabir bahwa Isma'il bin "Ubaidullah 
menceritakan kepada kami dari Ummu Ad-Darda' dari Abu Ad-Darda' radliallahu 'anhu 
berkata: Kami pernah bepergian bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada sebagian 
perjalanan Beliau pada hari yang sangat panas sehingga ada seseorang yang meletakkan 
tangannya diatas kepalanya karena amat panasnya dan tidak ada diantara kami yang 
berpuasa kecuali Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Ibnu Ruwahah. 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada orang yang dipayungi dan 
panas yang sangat... 


ZA 


BIL مُحَمَّدَ‎ Laka SANG NAN San AAS SE KAN PATAH 


Pd 


Anakan AIA NGGEN Pa Egi 


PA 
e > 


FN IA Na NIS AAN JUS قال‎ aké IL قَرَأَى زِحَامَاوَ‎ 


1810. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahman Al Anshariy berkata, Aku 
mendengar Muhammad bin 'Amru bin Al Hasan bin 'Ali dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 
'anhu berkata; Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah dalam suatu perjalanan melihat 
kerumunan orang, yang diantaranya ada seseorang yang sedang dipayungi. Beliau bertanya: 
"Ada apa ini?" Mereka menjawab: "Orang ini sedang berpuasa". Maka Beliau bersabda: 
"Tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam perjalanan". 


Bab: Sebagian sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak mencela sebagian 
kepada sebagian yang lain... 


A ور‎ 


pe AE نآ ی مالك کال‎ ja Jal ed ومالك عن‎ ak saus 
الصَّابِم‎ ERA Jatah e Pura 


1811. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Humaid Ath- 
Thowil dari Anas bin Malik berkata; "Kami pernah bepergian bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka juga tidak mencela 
yang berpuasa". 


Bab: Berbuka saat safar supaya dilihat oleh orang 


Se EA EK SAH A 


Sir A سول ال صل‎ 56 ANGGEN رضي‎ 
Pn Pap ر ا د ارا‎ a 07 e م‎ A Ea PA WE 
انان‎ nan حَتَّى قم مکو‎ AG يه الئاس‎ ANA dosa 


2A 2‏ ت 


Lian, وَأَفَطَرَفَمَنَفَاءَصَامَوَمَنَ‎ aa سول الله صلی ال‎ ASASI يقو‎ ES 
1812. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Manshur dari Mujahid dari Thowus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berangkat dari Madinah menuju Makkah 
dalam keadaan berpuasa sehingga ketika sampai di daerah 'Usfan, Beliau meminta air lalu 
Beliau mengangkat air itu dengan tangan Beliau agar dilihat oleh orang banyak, lalu Beliau 
berbuka hingga tiba di Makkah. Kejadian ini di bulan Ramadhan". Dan Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma juga berkata: "Dan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam juga pernah berpuasa 
dalam suatu perjalanan Beliau dan juga pernah berbuka. Maka siapa yang mau silakan 
berpuasa dan siapa yang mau silakan berbuka". 


Bab: Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 
berpuasa) membayar fidyah, 


A 


AAE رضي‎ KE ES EAE re SS AGENG 
Ha GA م‎ RIM طَعَامٌمَسَاكِينَ)‎ 


1813. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
'Abdullah'laa telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi" dari Ibnu "Umar 
radliallahu 'anhuma bahwa dia membaca ayat fidyatun to'aamu masaakiin (dendanya adalah 
memberi makan orang miskin), lalu ia berkata, bahwa ayat ini sudah dihapus. 


Bab: Kapan mengganti puasa ramadan 
uan Nana La Ca akang A ونی د تاره عدا‎ 4“ LATEA 
madain AN na Laa a 
Pat AA 


1814. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah berkata; Aku mendengar 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aku berhutang puasa Ramadhan dan aku tidak bisa 
menggadha'nya kecuali pada bulan Sya'ban". Yahya berkata: "Karena dia sibuk karena atau 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ". 


فول ؟ 


Bab: Wanita haid meninggalkan puasa dan shalat 


As AN 


PALA سَعِيدِرَضِيَ‎ ae Ge EN BAN Hk EE و و‎ 


Wa BUS ISS Se last xie NANNE 


1815. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada saya Zaid dari 'Iyadh dari Abu 
Sa'id radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila (seorang 
wanita) sedang mengalami haidh, maka dia tidak shalat dan tidak puasa. Yang demikian itu 
menunjukkan kurangnya agamanya". 


Bab: Orang yang wafat dan meninggalkan hutang puasa 


ر ر م دو ر ر ر دو م هم PT am ES A 2 2... CVPR‏ 
CSI‏ محمد بن SAS AE‏ محمد ب موس بن غین SAS‏ عن pa‏ بن ME EL‏ 
AE‏ و وار ا و ر 2 -Y‏ ¢ ر 
AAA a Pai ISA D NA‏ رضي BA NIA‏ 
ےو سم أل AALALA AA TA‏ ور 2 1 222 را ما م ارم 2ر A2‏ 
عليه hase Ai Goade Sena Nala sa‏ وَلِيّهَتَابَعَهَابْنْوَهبٍ PENIS ab ie‏ 


EE 2‏ 1 رهم 


1816. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Musa bin A'yan telah menceritakan kepada kami bapakku dari 'Amru 
bin Al Harits dari 'Ubaidullah bin Abu Ja'far bahwa Muhammad bin Ja'far menceritakan 
kepadanya dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa meninggal dunia dan memiliki hutang puasa maka walinya (boleh) 


berpuasa untuknya". Hadits ini dikuatkan pula oleh Ibnu Wahab dari 'Amru. Dan Yahya bin 
Ayyub meriwayatkannya dari Ibnu Abu Ja'far. 


san I ركام الأب‎ Sa, rif 2 BB NASI جي‎ NE E 
A 


2 WE AI 7 GA Ag 2 2 وس‎ > 
KACANE عن سعيل بن + 000007 الله‎ 


A م ¢ 2 2م ود د‎ LL ML ا‎ 222 RA 3 58 5 ah Gi 
قرط لقاع يقضى قال‎ i ia 9 GN aa 


da Nang 2 ا‎ AS Tn 
Jag ANT AE PE وَعَطَاوِوَ مجاه ڪَ‎ Kere سويد‎ ES AA sen 


Esu i Basa: AWAN‏ و قال يحب 23 ماقي د تك غم عمسن عه PARA‏ بن 
A‏ 


Man 2 NE NGE Mi صلا‎ AAN kê 1 pa 
Bela saki صل لذ‎ ATA PAGE pe dana يم ڪن الح ڪي‎ 


fa - 


A 
Jaga NA AENG GE لمعن بن‎ MANA عر رونل ورور‎ PA 
Gesa PA او‎ Medal 


1817. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rahim telah menceritakan 
kepada kami Mu'awiyah bin 'Amru telah menceritakan kepada kami Za'idah dari Al A'masy 
dari Muslim Al Bathin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
"Datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meningal dunia dan dia mempunyai kewajiban 
(hutang) puasa selama sebulan, apakah aku boleh menunaikannya?". Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Ya", Beliau melanjutkan: "Hutang kepada Allah lebih 
berhag untuk dibayar". Sulaiman berkata, Al Hakam dan Salamah berkata, Ketika kami 
sedang duduk bersama, Muslim menceritakan tentang hadits ini, keduanya berkata, Kami 
mendengar Mujahid menyebutkan masalah ini dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma. Dan 
disebutkan pula dari Abu Khalid, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Al Hakam 
dan Muslim Al Bathin dan Salamah bin Kuhail dari Sa'id bin Jubair dan 'Atho' dan Mujahid 
dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma, seorang wanita berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Sesungguhnya saudara perempuanku telah meninggal dunia". Dan Yahya dan 
Abu Mu'awiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Muslim dari Sa'id 
bin Jubair dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma,: seorang wanita berkata kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya ibuku telah meningal dunia". Dan 'Ubaidullah 
berkata: dari Zaid bin Abi Unaisah dari Al Hakam dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas: 
seorang wanita berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "sesungguhnya ibuku 
telah meninggal dunia, dan dia mempunyai tanggungan puasa nadzar." Dan Abu Hariz 
berkata, telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma: 


seorang wanita berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "sesungguhnya ibuku telah 
meninggal dunia, dan dia memiliki hutang puasa selama lima belas hari". 


Bab: Kapan orang yang berpuasa boleh berbuka 
SE AE يفو ل سيعت‎ AA هم ام بن عرو قال‎ SI AAN BRA SAS 
و‎ At AAA Pa و 27 ر او و‎ 
Kala pa JAM ISSI aa ga AN صل‎ AN سول‎ 5 JG هته قال‎ Apes HL ALS 
LARA) AS JANE من هاهتاوغ‎ AI Si 5 


1818. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah berkata, aku mendengar bapakku 
berkata, aku mendengar 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththob dari bapaknya radliallahu 'anhu 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika malam telah datang dari sana 
dan siang telah berlalu dari sana serta matahari telah tenggelam, maka orang yang berpuasa 
sudah boleh berbuka ". 


ES BELA 33 Ia ln JAN SAS Sela PIN Si 
o KIE ALAN PES a saga GAY P 
SAM AGÊNG AN IS آَمَسَيتقَالَانَرِلْكَاجَدَ‎ PAI 2 sa NGGE Sah 
ا‎ ga e 26 
KAA TE Ana قد قبل‎ JANG) JA 


1819. Telah menceritakan kepada kami Ishag Al Washithiy telah menceritakan kepada kami 
Khalid dari Asy-Syaibaniy dari 'Abdullah bin Abu Awfa radliallahu 'anhudhiyallahu'anhu 
berkata: Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dalam suatu 
perjalanan dan Beliau berpuasa. Ketika matahari terbenam, Beliau berkata kepada sebagian 
rombongan: "Wahai fulan, bangun dan siapkanlah minuman buat kami". Orang yang disuruh 
itu berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita menunggu hingga sore". Beliau berkata: 
"Turunlah dan siapkan minuman buat kami". Orang itu berkata, lagi: "Wahai Rasulullah, 
bagaimana jika kita menunggu hingga sore". Beliau berkata, lagi: "Turunlah dan siapkan 
minuman buat kami". Orang itu berkata, lagi: "Sekarang masih siang". Beliau kembali 
berkata: "Turunlah dan siapkan minuman buat kami". Maka orang itu turun lalu menyiapkan 
minuman buat mereka. Setelah minum lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sana maka orang yang puasa 
sudah boleh berbuka ". 


Bab: Berbukan dengan air atau selainnya sekadarnya 


Ge 


Gg TIA NA EA BSN SAS ol PA Nee KANA 


WE SANI AJE LAS ES a KAPAN ISA Aa A 


قال يرسو NBA HANG‏ 146 حَلَمَاقَالَيَارَسُو SANGU BIJB SALES ANG‏ علا 


r. F 222 7 


3 AN A33 la Au JB ANA, 5 BER َتَرَلَفَجَدَ‎ 
1820. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibaniy Sulaiman berkata, aku mendengar 
'Abdullah bin Abu Awfa radliallahu 'anhu berkata: Kami pernah bepergian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, ketika itu Beliau berpuasa. Ketika matahari terbenam, Beliau 
berkata: "Turunlah, dan siapkanlah minuman buat kami". Orang yang disuruh itu berkata: 
"Wahai Rasulullah, bagaimana jika kita menunggu hingga sore". Beliau berkata: "Turunlah 
dan siapkan minuman buat kami". Orang itu berkata, lagi: "Sekarang masih siang". Beliau 
berkata, lagi: "Turunlah dan siapkan minuman buat kami"." Maka orang itu turun lalu 
menyiapkan minuman buat mereka. Setelah minum lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: "Apabila kalian telah melihat malam sudah datang dari arah sana maka orang yang 
puasa sudah boleh berbuka ". Beliau memberi isyarat dengan jari Beliau ke arah timur. 


Bab: Mesegerakan buka puasa 


LA 


MERA Hana AE SA An A A EA AA EN Pa 


AN PES بكي‎ NI GIE 53 


1821. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bion Yusuf telah mengabarkan kepada 
kami Malik dari Abu HAzim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan 
berbuka". 


BA a EN ٹرش اا‎ TAN A JAH 


4 ےر 


padis AR EEN A مسي‎ £ 


1822. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abu Bakar dari Sulaiman dari Ibnu Abu Awfa radliallahu 'anhu berkata; Aku pernah bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, ketika itu Beliau berpuasa. Hingga 
ketika sampai pada waktu petang, Beliau berkata kepada seseorang: "Turunlah, dan 
siapkanlah minuman aku". Orang yang disuruh itu berkata: "Bagaimana jika anda menunggu 
hingga sore". Beliau berkata: "Turunlah dan siapkan minuman buat aku. Apabila kamu telah 
melihat malam sudah datang dari arah sana maka orang yang puasa sudah boleh berbuka " 


n D 


Bab: Jika berbuka puasa ramadan kemudian matahari muncul kembali 


- A - - 


SE An BERAT PSA KS BAN bai‏ ا ا 


A 


ANG 2 يط‎ 25 pedas العا و‎ Jaga 3 s p6 heii SIN الصَدَّيقَرَضيَ!‎ 
YA Per Alaia AANG بُدَمِنَكَصَاءِوَة‎ EG ا‎ 


1823. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Fathimah dari Asma' binti Abu Bakar 
Ash-Shiddiq radliallahu 'anhuma berkata; Kami pernah berbuka puasa pada zaman Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam ketika hari mendung, ternyata kemudian matahari tampak 
kembali, maka orang-orang diperintahkan untuk mengqadha'nya, dan Beliau bersabda: 
"Harus dilaksanakan qadha'". Dan Ma'mar berkata, aku mendengar Hisyam: Aku tidak tahu 


apakah mereka kemudian mengqadha'nya atau tidak". 


Bab: Puasanya anak kecil 


SANA NENG Pale MEA KS SME JARAN EN IA ANG 
Aa BAN نأض شفط‎ ASN BIA AAA Ia sala Par ANA 
AA SE Boa KAN et DNA La SGG LAN 

MISA Sua DEAR ABANG 


1824. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyir 
bin Al Mufadhdhal telah menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubai' binti 
Mu'awwidz berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengirim utusan ke kampung Kaum 
Anshar pada siang hari 'Asyura (untuk menyampaikan): "Bahwa siapa yang tidak berpuasa 
sejak pagi hari maka dia harus menggantinya pada hari yang lain, dan siapa yang sudah 
berpuasa sejak pagi hari maka hendaklah dia melanjutkan puasanya". Dia (Ar-Rubai' binti 
Mu'awwidz) berkata, "Setelah itu kami selalu berpuasa dan kami juga mendidik anak-anak 
kecil kami untuk berpuasa dan kami sediakan untuk mereka semacam alat permainan 
terbuat dari bulu domba, apabila seorang dari mereka ada yang menangis meminta makan 
maka kami beri dia permainan itu. Demikianlah terus kami lakukan hingga tiba waktu 
berbuka". 


Bab: Puasa wishal, dan pendapat bahwa pada malam hari tidak ada puasa 
سل ال‎ AN uu Za AS اذ رَضی اله‎ SN SN ڪه مدقا‎ 


2 


Ana an ANA PERAN LAMA BSN BELLA SY ala sale 


1825. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada saya 
Yahya dari Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada saya Oatadah dari Anas radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian melaksanakan puasa 
wishal (puasa terus tanpa berbuka) ". Orang-orang berkata: "Namun, bukankah anda 
melakukan puasa wishal?" Beliau bersabda: "Aku tidak sama dengan keadaan seorang dari 
kalian karena aku diberi makan dan minum atau dengan redaksi selalu saja aku diberi makan 
dan minum ". 


A 9 AN) PA? ذل‎ JA aa رو ب و کو و و‎ 2i, 
رَسُول‎ HIM a عن تاع عن‎ Mba Hala aE S 


A 22 
- 


9 ل ع‎ “5 PA PA Aa AL 2 4 هورم‎ 2 d 

Aiba ٤ PAN BEN BEJ Med الل‎ 
1826. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari "Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melarang puasa wishal. Orang-orang berkata: "Namun, bukankah anda 
sendiri melakukan puasa wishal?" Beliau bersabda: "Aku tidak sama dengan keadaan 
seorang dari kalian karena aku diberi makan dan minum". 


Z 2 Z A z g 
Er سه‎ X9 z< ar و‎ 5745 < A د‎ KANG A ےک‎ A وا ووو‎ 1822 
hagi Je ABI LAS للا و اصلو ا‎ ii aeh الع اة سی ال صل‎ 
يواص‎ ANU l - بع الي يوو يفول 3 دواد‎ 


r 


JA FARAY 1 مو ست‎ KAT NA AAN عد الح قال‎ 
(olah malah بيت ل‎ Ola an 3J A ب رَسول‎ hal g b لو‎ PENS 
A 
Oa GL 
4 Z 


1827. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada saya 
Al Laits telah menceritakan kepada saya Ibnu Al Hadi dari 'Abdullah bin Khabbab dari Abu 
Sa'id radliallahu "anhu bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Janganlah kalian melaksanakan puasa wishal, maka siapa dari kalian yang mau melakukan 
puasa wishal hendaklah dia melakukannya hingga (makan) sahur". Orang-orang berkata: 
"Bukankah anda sendiri melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Aku 
tidak sama dengan keadaan seorang kalian karena saat aku tidur akan ada pemberi makan 
yang datang kepadaku lalu memberi aku makan dan datang pemberi minum lalu memberi 
aku minum". 


0 3g 


Na AN Ta AR AA 2 A و‎ E na GX ارم و ور ل‎ 2 Pap 
Pe EA NG SS oi هشا‎ LÊ AÉ KANG شيب ةو محمد‎ ea عت مان‎ USS 


- 


wazi Sus MAI عند‎ aa 21-44 Aa ري‎ Z 2 | 

AN: 1‏ : و DA‏ دعو 2 An‏ 27 وور ور 2 لر 

ng? ea‏ أذ S‏ م اس م ىل عقا | 2 الله كَل 2 & جود 

1828. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah dan Muhammad keduanya 
berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdah dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 
'Aisyah radliallahu 'anha; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang puasa wishal 


sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka (para sahabat). Mereka berkata: "Bukankah 
anda sendiri melakukan puasa wishal?" Beliau bersabda: "Aku tidak sama dengan keadaan 


seorang kalian karena aku diberi makan dan minum oleh Rabbku". Abu "Abdullah Al Bukhariy 
berkata: 'Utsman tidak menyebut kalimat, "Sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka". 


Bab: Anacaman bagi orang yang memperbanyak puasa wishal 


TG AE AAA PN SALE RE AE Aga SUS‏ يره 


> 


bada Áe ae i aae AIA gi NE رَضِيَ‎ 

A أو ا‎ BAN AEE EEN TEA Ae LAH 
AISLE Su NAN U KEU JA EA AE 
Per îl ga 


1829. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Salamah bin 
'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang wishal dalam berpuasa. Kemudian ada seseorang dari kalangan Kaum 
Muslimin yang berkata kepada Beliau: "Bukankah anda melakukan puasa wishal, wahai 
Rasulullah?" Maka Beliau berkata: "Siapa dari kalian yang keadaannya sama denganku? Aku 
tidak sama dengan keadaan seorang kalian karena Rabbku selalu memberiku makan dan 
minum". Tatkala mereka enggan menghentikan kebiasaan puasa wishal, maka Beliau 
melakukan puasa wishal bersama mereka hari demi hari, kemudian mereka melihat hilal. 
Maka ketika itu Beliau bersabda: "Kalau hilal itu tidak datang (terlambat) pasti aku akan 
menambah lagi puasa wishal bersama kalian". Ucapan ini Beliau sampaikan sebagai bentuk 
sindiran kepada mereka ketika mereka enggan menghentikan puasa wishal. 


LA 
5 2 


A 52 AA 72753 - 2 يم دم‎ 
رضي الله عَنْه عن‎ Saka Hang SANI A حَدَنْنَايَحَيَى بن‎ 
2 A A 


TN NG JA BN sg SAS Saka pal Ajay 
مِنَالْعَمَلِ مَاتَطِيقُونَ‎ AAS biis 


1830. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami 
'Abdur RAzzag dari Ma'mar dari Hammam bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Janganlah kalian melakukan 
puasa wishal". Ada seseorang berkata, kepada Beliau: "Bukankah anda melakukan puasa 
wishal?" Beliau menjawab: " Rabbku selalu memberiku makan dan memberi minum. Maka 
laksanakanlah amal amal yang kalian mampu saja". 


لها 


ra | 
2 RS 


Bab: Puasa wishal hingga makan sahur 


22? 


bai‏ انا بي حازم ڪن يز EN AN‏ بي سَعِيٍ الخدر 


ن حم 


Je gais GG 33 للا تو اصلو‎ As PAR ولا عله‎ A mr” D 


uG 


2 - A Pa A 2 
4 A 2 س ۽‎ A KATARA TANG I A ANI Lap ك‎ P 
ë 5 AWAN A ta 
وَسَاقَيِسَقِين‎ aa 


1831. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepada saya 
Ibnu Abu HAzim dari YAzid dari 'Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 
'anhu bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
kalian melaksanakan puasa wishal, maka siapa dari kalian yang mau melakukan puasa wishal 
hendaklah dia melakukannya hingga (makan) sahur". Mereka berkata: "Bukankah anda 
melakukan puasa wishal, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Aku tidak sama dengan 
keadaan seorang kalian karena bagiku ada pemberi makan yang memberi aku makan dan 
pemberi minum yang memberi aku minum". 


Bab: Barangsiapa bersumpah agar saudaranya mau berbuka puasa 


A A مم‎ ra ra 
As tg L Zar A f 2,222 > 2-230 يرجه . م عو‎ age? AN = ور دو‎ 1822 


KA NL As sakan kasak SAH 
ab A anah NG TAS AN gada الَ رکا ء ليس‎ JI A E NK 
KASASAN gt JANG KG KIET JG IJI 
AL NG ab SA كَانَمِنْآخِر‎ GENG کال تام دحب يفو‎ 


Z 5 GA Ja 2 Pd Z Z 
AN | -4 £ AS g, SS L AAE BWI لك ع‎ AY s BUI ع‎ 3 a AK Lis BWI 4 Oa 
2 7 A 
و‎ P 4 - ر‎ 3 Z سس اس سه سس‎ gle F Pa 
فق سلمان‎ Angan KAN Jo PA uai كر‎ Mala gale £ 


1832. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ja'far bin 'Aun telah menceritakan kepada kami Abu Al 'Umais dari 'Aun bin Abu 
Juhaifah dari bapaknya berkata; Nabi shallallahu "alaihi wasallam mempersaudarakan 
Salman dan Abu Darda'. Suatu hari Salman mengunjungi Abu Darda”, lalu ia melihat Ummu 
Darda' dengan baju yang kumuh, lalu ia berkata, kepadanya: "Ada apa denganmu?" Dia 
menjawab: "Saudaramu Abu Darda', dia tidak memperhatikan kebutuhan dunia". Kemudian 
Abu Darda' datang, lalu ia membuat makanan untuk Salman. Salman berkata kepada Abu 
Darda": "Makanlah!". Abu Darda' menjawab: "Aku sedang berpuasa". Salman berkata: "Aku 
tidak akan makan hingga engkau makan". Dia berkata: "Lalu Abu Darda' ikut makan". Pada 
malam hari Abu Darda' bangun, lalu Salman berkata: "Teruskanlah tidur". Maka iapun tidur 
lalu bangun lagi, lalu Salman berkata: "Teruskanlah tidur". Maka iapun tidur lagi. Pada akhir 
malam Salman berkata: "Sekarang bangunlah". Kemudian mereka berdua shalat malam". 
Lalu Salman berkata kepada Abu Darda': "Sesungguhnya Rabbmu mempunyai hak atasmu, 
dan jiwamu mempunyai hak atasmu, dan isterimu mempunyai hak atasmu, maka berilah 
setiap hak kepada orang yang berhak". Kemudian Abu Darda' menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu ia menceritakan hal itu. Maka Beliau bersabda: "Salman benar". 


Bab: Puasa Sya'ban 
ENGGEN gen AA AAS ANE LEAN PAN S3 
مما‎ NI E AAA NG كفو‎ Sat صو‎ da EN GAN ل‎ AS 
PEN BUSA JASA) HER ISA ka AAN IS رايت رشو اله‎ 


1833. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu An-Nadhar dari Abu Salamah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedemikian sering melaksanakan shaum hingga kami 
mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka (tidak shaum), namun beliau juga 
sering tidak shaum sehingga kami mengatakan seolah-olah Beliau tidak pernah shaum. Dan 
aku tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyempurnakan puasa 
selama sebulan penuh kecuali puasa Ramadhan dan aku tidak pernah melihat Beliau paling 
banyak melaksanakan puasa (sunnat) kecuali di bulan Sya'ban". 


1 ةيج هي ج‎ e AL BAAK baz sese MA ا‎ | ata | 
. Pai A 

A Lat و ور ا ےکور‎ A ر‎ GANG E و‎ FAVERE. م 54 ا‎ TU. ce. 

JAN GAS كانَيَصوم بان‎ Ao Kaya FS يَضْومْشَهَرَاأ‎ AAA Le LAN 


A 4 


Casa 7 fn { Ts é 1 0 ران‎ PRA Ud -Â 07 
Ka EN SAINS FAN dB lal Pera 
PES ENAK KALAH A ماو و ءَيه و‎ 


1834. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha menceritakan 
kepadanya, katanya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah melaksanakan 
shaum lebih banyak dalam sebulan selain bulan Sya'ban, yang Beliau melaksanakan shaum 
bulan Sya'ban seluruhnya. Beliau bersabda: "Lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup 
melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling (dalam memberikan pahala) sampai 
kalian yang lebih dahulu berpaling (dari mengerjakan amal) ". Dan shalat yang paling Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam cintai adalah shalat yang dijaga kesinambungannya sekalipun 
sedikit. Dan Beliau bila sudah biasa melaksanakan shalat (sunnat) beliau menjaga 
kesinambungannya". 


Bab: Penjelasan tentang puasa dan berbukanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 
AG Gin g2 ر م و ?- م و ےر ا 0 73 222 2 ور ^ م وام‎ 
الله‎ GP SEE Nn سَعِيدِ بن‎ ea سی بإ ماعل حَدثتاآ بو‎ PA SA 

A Pa 

q r 5. ا ےر ر و‎ LL tanya SEL NT ay 2124% ور ر‎ DAWAN ANA | AA 
كاملا قط غَيرَرَمَضَانَوَ يَصِومُحَتَّى يول‎ Lgi LA ga AN صا الدب صل‎ AJE 
Tg ZA ata AL رو2 ردم‎ EK U 
يضوم‎ NANGN II يقو‎ SS lai 9 ado القا يل لا وَاللَهِ لا‎ 


NN 


1835. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata: " Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah sekalipun melaksanakan shaum 
sebulan penuh kecuali puasa Ramadhan. Dan beliau seseorang yang rajin puasa sehingga 
sehingga ada yang berkomentar: "Tidak, demi Allah, beliau belum pernah tidak shaum". 
Namun sering-sering beliau juga tidak puasa sehingga ada seorang yang berkata, "Tidak, 
demi Allah, Beliau belum pernah shaum". 


A Tebak‏ و 


NE PMN عن مير‎ 
ر 9رر‎ si 2 ANC TAS ZA ب‎ 2 A 
PARA A Peran anjait dki 


PA 
Pa 
r w WA 


Z A DAN -4 7 z EENE 
JG ga 5N) GENG SA Lan JANGAN $ AS شياو‎ o 


272 2 


SAVE p NE AS‏ محمد بن 


1836. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepada saya Muhammad bin Ja'far dari Humaid bahwasanya dia mendengar 
Anas radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah tidak berpuasa 
selama sebulan hingga kami menduga beliau tidak pernah puasa seharipun dari bulan itu. 
Dan pernah juga Beliau puasa hingga seolah-olah kami menduga beliau belum pernah tidak 
puasa seharipun. Dan seandainya kamu ingin melihat di malam hari Beliau shalat pasti kalian 
akan melihat Beliau sedang shalat, namun begitu juga saat kamu ingin melihat Beliau tidur, 
pasti kamu akan melihat Beliau sedang tidur". Dan berkata, Sulaiman dari Humaid bahwa dia 
pernah bertanya kepada Anas tentang shaum Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. 


g CG LA PEPE y و ر‎ SE 2 SAN m 5 
BELA رضي‎ EN ENG EKA حال الأ حمر أ خم تا‎ PENA محمد هو‎ SAS 
0 و‎ A A 0 Z و‎ U = a A 5 0 ag 3G 
NIAS HAN yA A31 CT ES الما‎ alas. A AN صسيَام التي‎ 

u & 2 Re 7 ع ماكر‎ 0 Z شود‎ 4 < Z NE g < NG 
SS و مَسسَّت حر ةو لا حريرةألينمن‎ ASN EA, Íi NAN Sai 


Jo لَاعَبَِةٌَأَطْيبرَابِحَدّمِنْرَاِحَدَرَسُو‎ SKM ala sale A ول‎ 


esak EN 
1837. Telah menceritakan kepada saya Muhammad. Dia adalah Ibnu Salam telah 
mengabarkan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar telah mengabarkan kepada kami dari 
Humaid berkata; Aku bertanya kepada Anas radliallahu 'anhu tentang shaum Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Dia berkata: "Tidaklah aku ingin melihat Beliau berpuasa dalam 
suatu bulan kecuali aku pasti melihatnya, begitu juga tidaklah aku ingin melihat beliau tidak 
berpuasa, pasti aku juga bisa melihatnya. Dan saat Beliau berdiri shalat malam melainkan 
aku melihatnya begitu juga bila Beliau tidur melainkan aku juga pernah melihatnya. Dan 
belum pernah aku menyentuh sutera campuran ataupun sutera halus yang melebihi 
halusnya telapak tangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan belum pernah pula aku 
mencium bau wewangian minyak kasturi dan wewangian lain yang lebih harum dari 
keharuman (badan) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Hak tamu dalam hal puasa 


2 “ < 


MSI at L2 NG 2 ع يهار‎ BANGKE Lg 0 LINA 54 IIA» ee 


A A 207 9 ار‎ g ان و‎ A 59 2 PEE 
NEPE AAE E OAE CEEE EE 


PS 


1838. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Harun bin 
'Isma'il telah menceritakan kepada kami 'Ali telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, 
telah menceritakan kepada saya Abu Salamah berkata, telah menceritakan kepada saya 
"Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
datang menemuiku. Lalu dia menceritakan hadits yang Beliau sabdakan, yaitu: 
"Sesungguhnya isterimu mempunyai hak atasmu dan sesungguhnya isterimu mempunyai 
hak atasmu". Dan aku bertanya tentang shaum Daud. Maka Beliau menjawab: "Itu sama 
halnya separoh dari puasa Dahar (puasa sepanjang tahun) ". 


Bab: Hak badan dalam hal puasa 


A A 
و دل‎ 272k و ےا‎ PA 


Paud — 4 2 Lx MANAH APATA araki 
SNAP AIS EEA 


II An و‎ jab ag NE SN AA بُو‎ An 


A A < م و‎ ر٣‎ A 0 ra رو‎ ato 6 € gk TA 0 21244 s “2 A 
AWAN 1 ا‎ 1 XA ره‎ AA Tera aa 
وجك‎ A Pj AO LA عَلَيّكَ حَقَاوَ‎ AA 533 PA صم‎ JANG JAN 
EP “2 Atasi Senat 7< GA عو و‎ > 2 G P >21 > 3 1 ACARA 
Ka بحل‎ BEAT a Jk aian JAS رك عَلَيَكَ‎ an 


Z PA Z wA WA 
I< INGI GA W۱ س‎ 


BAL ALA, RA - AKI “57 2‏ س 
Ji‏ أَمَتاها فإ ذلك Krai PA‏ الله اني أجدقوٌة madu‏ 
Í CAN‏ ےو و All 74 21-2 900 {z‏ او ANG NG KALANA Í‏ 
صِيَامَتَبِيَ La ea SN METAL SS AN‏ كانَصيام بى اله داو EN ATAS‏ قال 

0 00 0 Ga 155 ا‎ ENT 2/9 Leh 2 a 2 
ala SAN صل‎ EM EL IE UI BAE Sea 


1839. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan 
kepada saya Yahya bin Abu Katsir berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Salamah bin 
'Abdurrahman berkata, telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash 
radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: 
"Wahai 'Abdullah, apakah benar berita bahwa kamu puasa seharian penuh lalu kamu shalat 
malam sepanjang malam?" Aku jawab: "Benar, wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Janganlah 
kamu lakukan itu, tetapi shaumlah dan berbukalah, shalat malamlah dan tidurlah, karena 
untuk jasadmu ada hak atasmu, matamu punya hak atasmu, isterimu punya hak atasmu dan 
isterimu punya hak atasmu. Dan cukuplah bagimu bila kamu berpuasa selama tiga hari 


dalam setiap bulan karena bagimu setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan 
yang serupa dan itu berarti kamu sudah melaksanakan puasa sepanjang tahun seluruhnya". 
Maka kemudian aku meminta tambahan, lalu Beliau menambahkannya. Aku katakan: 
"Wahai Rasulullah, aku mendapati diriku memiliki kemampuan". Maka Beliau berkata: 
"Berpuasalah dengan puasanya Nabi Allah Daud Alaihissalam dan jangan kamu tambah lebih 
dari itu". Aku bertanya: "Bagaimanakah itu cara puasanya Nabi Allah Daud Alaihissalam?" 
Beliau menjawab: "Dia Alaihissalam berpuasa setengah dari puasa Dahar (puasa sepanjang 
tahun), caranya yaitu sehari puasa dan sehari tidak". Di kemudian hari 'Abdullah bin 'Amru 
bin Al "Ash radliallahu 'anhuma berkata: "Duh, seandainya dahulu aku menerima keringanan 
yang telah diberikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ". 


Bab: Puasa dahr 


- 
re”... A 4 


AK -A4 TEKI‏ رو Pa 2 Su Ns z‏ 22 4 .5 9 ر كس مو وم 
حَدثَا ابو MEAL pi AA "AMI P Pen‏ 
Pa Cant A DA‏ 
sl =‏ إل و امه ع 2 مرو 2 ر 21244 Pa‏ 
je al gan PJU 9 jab ên AN A‏ الەعَليهوَسَلم 


Z 2 


NASA اك‎ Î 
KA آني قول و الت لاصو‎ 


A A ا رز‎ Hak j k PB ega روه و‎ 2 220 Ex 
2 أفطرَ و‎ AA pak SEGI, مي‎ SN BNN es bea JANGGA SN 

و و دوو ساس قار ير يل PRANG‏ رام د وم عاق و ی Gea?‏ 
AT a PEN 35‏ ذلك مثل صيام اهر قلت إن أطيق أفضل 

7 25 ر و‎ BA AN تر اش ا 25 :قله و‎ 
BABA 3 JSI GL gat NENG pad NG AN ina 3 مِنَدَلِكَقَالَقَصُم يَوْمَاوَأَفْطِرَ‎ 
Zoa, Í 2 امن ا مي‎ A رع روو‎ 4 7 
KIE صل‎ AN مِنَدَلِكَ قَقَالَ‎ Jata Gabah SIB LAN السام وَهْوَأَفْصَل‎ ESA Se 
Naya jab i A3 
1840. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dan Abu 
Salamah bin 'Abdurrahman bahwa 'Abdullah bin 'Amru berkata: Diberitakan kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bahwa aku berkata: "Demi Allah, sungguh aku pasti 
akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku pasti akan shalat malam sepanjang hidupku". 
Aku katakan secara terus terang: "Demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, sungguh aku 
memang telah mengatakannya". Maka Beliau berkata: "Sungguh kamu pasti tidak akan 
sanggup melaksanakannya. Akan tetapi berpuasalah dan berbukalah, shalat malam dan 
tidurlah dan berpuasalah selama tiga hari dalam setiap bulan karena setiap kebaikan akan 
dibalas dengan sepuluh kebaikan yang serupa, dan itu seperti puasa sepanjang tahun ". Aku 
katakan: "Sungguh aku mampu lebih dari itu". Belau berkata: "Kalau begitu puasalah sehari 
dan berbukalah selama dua hari". Aku katakan lagi: "Sungguh aku mampu yang lebih dari 
itu". Beliau berkata: "Kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian itu 
adalah puasanya Nabi Allah Daud 'alaihi salam yang merupakan puasa yang paling utama.". 
Aku katakan lagi: "Sungguh aku mampu yang lebih dari itu". Maka beliau bersabda: "Tidak 
ada puasa yang lebih utama dari itu". 


Bab: Hak keluarga dalam hal puasa 


3. - 
KA - 


Si WEEE عَطاء‎ Li PE AE 5 Caller داعو‎ 


Jaa jäs الوم‎ SAS dag Pe NAGA رو رضي‎ PEN ES 


Ia p أَفْطِوَوَ‎ IYA TS PN SALE 
I6 Elle AA SIN FI) JS ARE هلك‎ sá bá 


Yale A hig JAN GANG) SAN a كَانَيَصُومْيَوْمَاوَ‎ Sa 
as onae Yeka LA LEN FA ري‎ 


Pd 


LARI 


1841. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali telah mengabarkan kepada kami Abu 
'Ashim dari Abu Juraij aku mendengar 'Atho' bahwa Abu Al 'Abbas Asy-Sya'ir mengabarkan 
kepadanya bahwa dia mendengar 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma (berkata,); Telah 
sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berita tentang aku bahwa aku akan terus 
berpuasa dan shalat malam. Aku tak ingat lagi, apakah kemudian beliau mengutus utusan 
atau aku menemui beliau, dan Beliau berkata: "Apakah benar kabar bahwa kamu akan 
berpuasa tidak akan berbuka dan shalat malam (tanpa tidur)? Puasa dan berbukalah, shalat 
dan juga tidurlah. Karena bagi matamu ada bagian hak atasmu dan bagi dirimu dan 
keluargamu ada bagian hak atasmu". 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata: 
"Sungguh aku lebih kuat dari (amal amal) itu". Beliau berkata: "Kalau begitu puasalah dengan 
puasanya Nabi Daud Alaihissalam". Dia bertanya: "Bagaimana caranya". Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam menawab: "Nabi Daud 'Alaihissalam berpuasa sehari dan berbuka sehari 
sehingga dia tidak akan kabur ketika berjumpa dengan musuh". Dia berkata: "Lalu Siapa 
teladan bagi diriku dalam masalah puasa sepanjang jaman ini wahai Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam Allah? 'Atho' berkata: "Aku tidak tahu bagaimana dia menyebutkan puasa abadi 
(sepanjang hidup), karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak dianggap puasa 
bagi siapa yang puasa abadi". Beliau mengucapkannya dua kali. 


Bab: Berpuasa satu hari dan berbuka satu hari 


P a A‏ توت مجاه دان عبد الي 
PAGES AAN as oz SEN Je NGANGEN ge gé‏ 
مِنَدَلِكَقَمَارَ SANG PENA SA ANG; PRANATA IE FI‏ 
BIS SN‏ 


1842. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mughirah berkata, aku 
mendengar Mujahid dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhua dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam berkata: "Puasalah dalam sebulan sebanyak tiga hari". Dia berkata: "Aku sanggup 
yang lebih banyak dari itu". Dia terus saja mengatakan kemampuannya itu hingga akhirnya 


Beliau berkata: "Kalau begitu berpuasalah sehari dan berbuka sehari". Beliau juga berkata, 
kepadanya: "Bacalah (khatam) Al Qur'an dalam sebulan". Dia berkata: "Aku sanggup yang 
lebih banyak dari itu". Dia terus saja mengatakan kemampuannya itu hingga akhirnya Beliau 
berkata: "Kalau begitu kamu khatamkan dalam tiga hari". 


Bab: Puasa Daud 


Nita WN RA SNN AS‏ ي ابت قال NAN SES MEMEK‏ گان 


Z 


LEAN SAN AA es ديه قا سيعت عََدَالبََ‎ GAN 


Puput‏ الد NGANG Semai‏ هَجَمَتَلَدُالْعَينْوَمَفْهَتلهُ 


GENEA 


saba, A ETANG N o GENA a ga eba alo LÉN 
SBL GG a KATA صَوَّمَدَاوَ‎ 


1843. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Habib bin Abu Tsabit berkata, aku mendengar Abu Al 'Abbas Al 
Makkiy, seorang ahli sya'ir yang tidak dianggap buruk dalam menyampaikan hadits, berkata, 
aku mendengar 'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash radliallahu 'anhuma berkata,, Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apakah benar kamu berpuasa dahr (sepanjang masa) 
dan shalat sepanjang malam?" Aku jawab: "Benar". Beliau berkata: "Jika kamu kerjakan itu 
nanti matamu akan mengantuk dan fisikmu menjadi lemah. Tidak ada nilai puasa bagi siapa 
yang mengerjakan puasa sepanjang masa. Puasa tiga hari (dalam sebulan) sama nilainya 
dengan puasa sepanjang jaman". 'Abdullah bin 'Amru berkata: "Sungguh aku mampu lebih 
dari itu". Beliau berkata: "Kalau begitu puasalah dengan puasanya Nabi Daud 'alaihi salam, 
yang dia berpuasa sehari dan berbuka sehari sehingga dia tidak akan kabur ketika berjumpa 
dengan musuh". 


KAS JAE EA a KANGA, Wa E 
wi aka aé AI وا‎ FEE MATAH بُو الْمَلي قال‎ 


Pa APA 


ia D He AN pêk سانا‎ SEGI صَوْمِي فَدَحَلَ‎ 251) 


سه CA‏ 2 وم و 


4 کو‎ AS NA AN کا ق‎ Gt 24 42 و‎ KA ANAK AK 57 
ATAA NGANG gan 5 ES SG, AS a أَمَايَكْفِيكَ‎ A KN 
A 023 n MES J SA DNA AN ا‎ f AN sr, 
Pata sid PL SA NGANG A6 ES JÊNG gan CE BULE 


SEN 325 Fs Pen AH‏ سَطْرَالتَهَرِحُمَْيَوْمَاوَأَقْطِرَيوْمًا 


1844. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Syahin Al Washithiy telah menceritakan 
kepada kami Khalid bin 'Abdullah dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Oalabah berkata, telah 
mengabarkan kepada saya Abu Al Malih berkata; Aku dan bapakku datang menemui 
'Abdullah bin 'Amru lalu dia menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dikabarkan tentang shaumku lalu Beliau menemuiku. Maka aku berikan kepada 


Beliau bantal terbuat dari kulit yang disamak yang isinya dari rerumputan, lalu Beliau duduk 
diatas tanah sehingga bantal tersebut berada di tengah antara aku dan Beliau, lalu Beliau 
berkata: "Bukankah cukup bagimu bila kamu berpuasa selama tiga hari dalam setiap 
bulannya?" "Abdullah bin 'Amru berkata: Aku katakan: "Wahai Rasulullah? (bermaksud minta 
tambahan) ". Beliau berkata: "Silahkan kau lakukan Lima hari". Aku katakan lagi: "Wahai 
Rasulullah?" Beliau berkata: " Silahkan kau lakukan Tujuh hari". Aku katakan lagi: "Wahai 
Rasulullah?" Beliau berkata: " Silahkan kau lakukan Sembilan hari". Aku katakan lagi: "Wahai 
Rasulullah?" Beliau berkata: " Silahkan kau lakukan Sebelas hari". Kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: "Tidak ada shaum melebihi shaumnya Nabi Daud Aalaihissalam 
yang merupakan separuh shaum dahar, dia berpuasa sehari dan berbuka sehari". 


Bab: Puasa pada hari-hari bidl (tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas) 


<á 


SARA Bi aer A3 AK Nae KTA Ara Pera 
ea PAGI A Ceria ata NI o ANE KEL 23 


1 


TAN NAK SA 


1845. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Abu At-Tayyah berkata, telah menceritakan kepada 
saya Abu 'Utsman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Kekasihku Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku agar aku berpuasa tiga hari dalam 
setiap bulan, mendirikan shalat Dhuha dua raka'at dan shalat witir sebelum aku tidur". 


Bab: Barangsiapa mengunjungi suatu kaum kemudian berbuka bersama mereka 
KEPUASAN SAS قال‎ PEN 3 AS SAS 


LA m P 


Ss PE Sy in LA Sg 5 z4 ja شل‎ Jaka SHAA 


A PA A ۶ 

Er 2 ge Au سي ع‎ KAA R nr م اد | م"‎ Z 
aichi Apei SI PAN PAKA Kap 6 JJ PAS ba, 
ES D E PP : Ae 

AA 2 nga ; 

BN AI A ia a 283 ANIS 
AL 46 3 دار وهم‎ Pa ےم 9و 4 و‎ 
TE SA JA sa Si sS 


Pagar TNE ana BE ge JUN AAA SAS 
1846. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna berkata, telah 
menceritakan kepada saya Khalid dia adalah anak Al Harits telah menceritakan kepada kami 
Humaid dari Anas radliallahu "anhu: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menemui 
Ummu Sulaim, kemudian Ummu Sulaim menyuguhkan kurma dan mentega untuk Beliau. 
Beliau berkata: "Simpanlah mentega-mentega kalian untuk suguhan minuman dan kurma- 
kurma kalian untuk makanannya karena aku sedang berpuasa". Kemudian Beliau berdiri di 


pojok rumah mengerjakan shalat sunnat. Setelah itu Beliau memanggil Ummu Sulaim dan 
anggota keluarga lainnya. Ummu Sulaim berkata: "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 
permintaan sederhana". Beliau bertanya: "Apa itu?" Ummu Sulaim berkata: "Pelayan anda 
itu, Anas, dia tidak pernah meninggalkan kebaikan akhirat sekalipun dan urusan dunianya 
kecuali dia minta kepadaku". Maka Beliau berdo'a: "Ya Allah, karuniakanlah dia harta dan 
anak-anak dan berilah dia keberkahan didalamnya". Setelah itu aku menjadi orang yang 
paling banyak hartanya di kalangan Kaum Anshar. Dan telah menceritakan kepada saya 
putriku Umainah: "Setelah itu dia memiliki anak dari sulbiku, yang ketika kedatangan Hajjaj 
di Bashrah, telah dikuburkan sekitar sebanyak seratus dua sembilan puluh orang". Dan telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin 
Ayyub berkata, telah menceritakan kepada saya Humaid dia mendengar Anas radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Puasa di akhir bulan 


Sa MA ALL بُو‎ NAS حو‎ AKA NA NG sasa JABA بذكا‎ 


KA E E AAN lens HAM 
دو‎ 


NGADI Ka Kena abon. Ae SE IA SI as 
Aiea isi 135 AA جلا‎ MIELS, s 


E Ans AE‏ عن لل لانو لون شور 


A 


1847. Telah menceritakan kepada kami Ash-Shalt bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Mahdi dari Ghaylan. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 
Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Mahdiy bin Maymun telah menceritakan 
kepada kami Ghaylan bin Jarir dari Muthrib dari 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau bertanya atau Beliau bertanya kepada 
seseorang yang 'Imran mendengarnya, Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Wahai 
bapaknya anu, apakah kamu berpuasa pada hari-hari terakhir bulan ini?" 'Imran berkata; Aku 
menduga yang Beliau maksud adalah bulan Ramadhan". Orang yang ditanya menjawab: 
"Tidak, wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Jika kamu berbuka (tidak puasa) maka kamu 
harus puasa dua hari (pada hari lain). Ash-Shalt tidak berkata; "Aku menduga, bulan 
Ramadhan". Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata,, dan berkata, Tsabit dari Muthrrib dari 
'Imran dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Pada hari-hari akhir bulan Sya'ban". 


Bab: Puasa khusus di hari jumat 


LA P 4 


PSA‏ عاص BAN KEMANG ANE‏ بَنِعَبًاوقالسَالت 


PRA Sedan 33 kêtêp a SA EK AJAH 


LA 
z £ 
BY أ“ عه‎ 092 
يعنى ان ينعر د بصوم‎ 
7 2 1 


1848. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 'Abdul Hamid bin 
Jubair bin Syaibah dari Muhammad bin 'Abbad berkata, "Aku bertanya kepada Jabir 
radliallahu 'anhu apakah benar Nabi shallallahu "alaihi wasallam telah melarang puasa pada 
hari Jum'at? Dia menjawab: "Benar". Selain 'Abu 'Ashim, para perawi menambahkan: "Yakni 
apabila mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa". 


2 22 


SR 2 ak s Dea SL MK agea? كمي دوه قرو‎ 
ERP P bêg) AS ENI ASI SAS غِيَّاثِ‎ ui بن حَفص‎ CARECE 


(rar. A A 


ار و 2 a‏ ا و ر ا ر دو ر Sal 0 í‏ و 
JG AAN‏ سيعت GA‏ صل IA yA‏ قوللا bra sad‏ حَد كم يوم Masa 55 VA‏ 


1849. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada 
kami Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang dari kalian berpuasa pada hari 
Jum'at kecuali dibarengi dengan satu hari sebelum atau sesudahnya". 


A 


1: کاش 7 كناد‎ 9124 CENS وور ې ور‎ 7 72 NE 35 AA NA 
ەع“ نادة عنّا بى‎ SUS به حو ۱ 5 محمد ۱ تناغندر‎ ES نا یح‎ ASIA a CSA 
"s - 


NAS نا كا‎ lea ND AE طض‎ Ga راي ورو‎ z 
(AS IS EA صل‎ IE Ge i nah aE 


a 


PA Pd EE 


PEAS EIE a WA قالت لا قال ديدي أن‎ A هت‎ ua ana | 


- A A 
- 


a IN BB 2 PANA‏ عو عو e‏ و م To. Frasi,‏ و 
مامه د oA GAK NI ata 27 A‏ سا NA NAH Ca‏ 
Se ea eng Peri‏ 


1850. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya Muhammad telah 
menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah 
dari Abu Ayyub dari Juwairiyah binti Al harits radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menemuinya pada hari Jum'at ketika dia sedang berpuasa. Beliau bertanya: 
"Apakah kemarin kamu juga berpuasa?" Dia menjawab: "Tidak". Beliau bertanya lagi: 
"Apakah besok kamu berniat berpuasa?" Dia menjawab: "Tidak". Maka Beliau berkata: 
"Berbukalah (batalkanlah) ". Dan berkata, Hammad bin Al Ja'di dia mendengar Qatadah telah 
menceritakan kepada saya Abu Ayyub bahwa Juwairiyah menceritakan kepadanya bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya agar dia membatalkan puasanya. 


Bab: Boleh mengkhususkan satu hari tertentu 
دادر الم رك ۶ اا 4| چ رامر‎ £ 3223 LINGGA L م اور 8 هار ور‎ 
4 A UN ATA 3, وري‎ G 5 2.9 Z,A dg? 8 
AE EN ia AS AA sa EN SAN گان رسو‎ JAE 
3 0 چو بر و راس ورم ر هورم‎ 
يُطِيقَ‎ A gag LAN کان رسو ل اللوصل‎ Va يُطيق‎ 133 


1851. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Algamah, Aku bertanya kepada 'Aisyah 


radliallahu 'anha apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengkhususkan hari-hari 
tertentu dalam ber'amal?" Dia menjawab: "Tidak. Beliau selalu beramal terus menerus tanpa 
putus. Siapakah dari kalian yang akan mampu sebagaimana yang mampu dikerjakan oleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? 


Bab: Puasa di hari Arafah 


A 
MEN IA an b سال قال‎ LN ES SIA SAS 
[4 .. .. 


Z 7 


ai, | ۶ >‏ هوم ار وال ل و وو اوداع Kaga LE foy e NA TA‏ اوم راو X‏ 04 
الفضل AAS‏ ہو حدثتا عبد الله بن يو سفآ خر تا مالك عر ا ی النضر مو رَ بن عبَيّد الله 
A‏ 


A 


GOA Wae PSI jd, liE BALE ja MAS 


A 


IP 


i Aa ea API eng oK En Hera 
c Misa فار‎ ban GA prani قال‎ seb saaan Jun ga PANTA 
- 4 
Aan 


1852. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Salim berkata, telah menceritakan 
kepada saya 'Umair, maula Ummu Al Fadhal bahwa Ummu Al Fadhal menceritakan 
kepadanya. Dan telah diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 
Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An-Nadhir, maula 'Umar bin 
'Ubaidullah dari 'Umair maula 'Abdullah bin "Abbas radliallahu 'anhu dari Ummu Al Fadhal 
binti Al Harits bahwa orang-orang ragu pada hari 'Arafah tentang puasa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan Beliau berpuasa sebagian yang 
lain mengatakan tidak, Lalu dia mengutus seseorang membawakan segelas susu ketika 
Beliau sedang wuguf diatas hewan unggangan Beliau, maka Beliau meminumnya". 


A 2s PD kaan or Ia 26 2 PA 
5 5 Ag 2 مك ؟ 427. > تق‎ Lan Kai 4 LAZ ودام‎ AA و‎ 22 ANGEN I 
A 
کرو وتان سه و‎ BR ر ار )و‎ 0 2 . aa 218 4% 222A% P ع واو ر‎ 
Pa 


A PA 2 4 P 
2 A As AL D A 54 
Se قف قشر ب مئه و الاس‎ JAN بحلاب و هوو اقف ف‎ add) 


1853. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahab atau dibacakan kepadanya, dia berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru 
dari Bukair dari Kuraib dari Maymunah radliallahu 'anha bahwa orang-orang ragu tentang 
puasa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada hari 'Arafah, lalu ia mengirim susu kepada 
Beliau yang sedang wukuf di Arafah, maka Beliau meminumnya sementara orang-orang 
melihatnya. 


Bab: Puasa di hari Idul Fitri 
A و‎ 7 Da و‎ as PP. an Ka Kea ر کےا رو داس و ل‎ 
قال شهدت‎ RAN Ganga ي‎ Ni عبد اله بن يو سفآ ځور تا مالك عن ابن شهاب‎ Esa 


4 


AIA‏ بن الطاب ر ضی اللَّمُعَنَهُقَقَالَهَدَانِيَوَْمَانِنَى ر سول اله صل GIE‏ سَلْمَعَنٌ 


ALE 57 SA, A . SI A و‎ 2 KA 0 اسه‎ > WA 
TEA IR AS Sl sms nada 


Ben SP Aa Aan 


MABA esa JELAS MIS ابْنِأَرْهَرَ‎ AJA 


1854. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid, maula Ibnu Azhar berkata: Aku mengikuti shalat 'led 
bersama 'Umar bin Al Khaththob radliallahu "anhu lalu dia berkata: "Inilah dua hari yang 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melarang puasa padanya, yaitu pada hari saat kalian 
berbuka dari puasa kalian ('ledul Fithri) dan hari lainnya adalah hari ketika kalian memakan 
hewan qurban kalian ('ledul Adhha) ". Dan Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: Ibnu 'Uyainah 
berkata: Siapa yang berkata bahwa Abu 'Ubaid adalah maula Ibnu Azhar berarti dia telah 
berkata benar dan juga siapa yang berkata bahwa dia adalah maula 'Abdurrahman bin 'Auf, 
dia juga telah berkata benar. 


EM LES ASN EA AN ga ya SI‏ أي سمي رضي الل 
pn Jain GAGANG‏ وض هشو هدي HA‏ 
P3‏ 0 دوعصلا ma AN WA‏ 


1855. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari bapaknya dari Abu Sa'id 
radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang berpuasa pada hari 
Raya 'ledul Fithri dan 'ledul 'Adhha dan juga melarang berkerudung dengan satu helai kain 
(berselimut sehingga seluruh bagian badannya tertutup) dan juga melarang seseorang duduk 
dengan memeluk lututnya hingga mengenai pundaknya dan menutupnya dengan selembar 
kain dan melarang pula shalat setelah Shubuh dan 'Ashar". 


Bab: Puasa di hari Idul Adlha 


Gelas bêsar rat KA Arc Me A Sa 
اا سم‎ 0 st OD Pp 2 Als 2 236 dan EIA Z, ra کدرا‎ < 

AG بَيَعَتون الفطر‎ pena êri PENTA EÚ يُحَرَتُعَ نأي هْرَيَرَدَرَضِيَ‎ aa قال‎ 

ا 


1856. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar dari 'Atho' 
bin Mina berkata: Aku mendengar dia menceritakan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang 
berkata: "Telah dilarang berpuasa dan berjual beli pada hari Raya 'ledul Fithri dan 'ledul 
'Adha, dan juga dilarang jual beli tanpa mengetahui barang yang dijual dan juga jual beli 
tanpa memeriksa barang yang dijual". 


Pa‏ 8 و دم 


کاک 2„ PAI NE AS £ Saat ag‏ خب PENA‏ در 


- 2,2 


LANG dat KAIN GRI TENTU ميو‎ gas JI BEA رضي‎ 


SN on da gal PAP ANDA ES IN pal sat 


1857. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Mu'adz telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Aun dari Ziyad bin Jubair 
berkata: Datang seorang laki-laki kepada Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma lalu berkata: Ada 
seorang yang bernadzar akan melaksanakan puasa pada suatu hari. Aku menduga dia 
berkata, hari Senin, lalu hari yang dinadzarkkan itu bertepatan dengan hari Raya 'led". Maka 
Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Allah telah memerintahkan untuk menunaikan 
nadzar dan melarang berpuasa pada hari raya ini". 


WE JG BENSIN Sia Da PRA 


DA 


Sa ع َأ‎ sasn / KALA f KN a 
Nak AA A ASI ني‎ RA oa NN ai 
A 


5 SEN SA Ata 5 KENANGA San í 
ee AERES AEN EES D peak 


AN 


Dr r 


ومسحد مَسَحِدِيِهَدًا 


1858. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Abdul Malik bin 'Umair berkata, aku mendengar OAza'ah berkata: Aku 
mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu yang pernah mengikuti peperangan 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak dua belas peperangan, berkata: "Empat 
perkara yang aku dapatkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yang perkara-perkara itu 
menakjubkan aku (yaitu): "Tidak boleh seorang wanita bepergian sepanjang dua hari 
perjalanan kecuali bersama suaminya atau mahramnya, dan tidak boleh shaum dua hari 
raya, 'ledul Fithri dan 'ledul Adhha, dan tidak boleh melaksanakan dua shalat, yaitu setelah 
'Ashar hingga matahari terbenam, dan setelah Shubuh hingga matahari terbit, dan tidaklah 
ditekankan untuk berziarah kecuali untuk mengunjungi tiga masjid, Al Masjidil Haram, 
Masjidil Agsha dan Masjidku ini ". 


Bab: Puasa di hari-hari tasyrig 


SANA Ban SKi KE ÉS SONATA 


ورور م و 4 


> 5 کو ر ود عه عن < 2 ALA‏ ر Lk‏ 2 4 3 
عَنْ عروَةْعَنَعَايِشْةَوَّعَنسَالِمِعَنَّ EA‏ رضي الله عم قالا SE Nge‏ 


A “1 
رادم‎ ANA 
يجد ي‎ Pak pad sC yana) 


1859. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah aku mendengar 'Abdullah bin 'Isa 
bin Abu Laila dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah dan dari Salim dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma keduanya berkata: "Tidak diperkenankan untuk berpuasa pada hari 
tasyrig kecuali bagi siapa yang tidak mendapatkan hewan korban (Al Hadyu) ketika 
menunaikan haji". 


- 


2 9 „ô Dara R oa P era, 
PAN Za Kera PA GA 
AA IIA Aan au IA رَضِيَ‎ 


27A 2 


AAN PEA eta aa Sar‏ ا اف دغ ا د 
IN BAE car‏ مغل تاع إِبّرَ اهيمْبَّنْسَعْدٍ عَنَابّنِ شهاب 


امسا 


1860. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar dari Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma berkata: "Diperbolehkan berpuasa bagi orang yang melaksanakan haji tamattu' 
(bersenang-senang setelah mengerjakan 'umrah sebelum melaksanakan manasik haji) 
hingga hari 'Arafah bila tidak membawa hewan gurban (Al Hadyu) dan tidak boleh berpuasa 
pada hari-hari Mina (Tasyrig) ". Dan dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah seperti hadits 
ini juga dan dikuatkan oleh Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab. 


Bab: Puasa Asyura” 


PA NA LAN قال‎ NGAEN بيه رضي‎ bê Masang عَنْعْمَرَ‎ goé MWE 


IM 


د م ار دوا ياه AN 2 A‏ 2 ر 
وَسَلَّمَيَوْمَعَاشُورَاءَإِنشَاءَصَامَ 


1861. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari 'Umar bin Muhammad dari Salim 
dari bapaknya radliallahu "anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang 
hari 'Asyura', bila Beliau menghendaki Beliau akan berpuasa". 


g KA ور 2 ڪر‎ A A PA Z A 6 A PANA > - 6 
UAN بور أَنَعَايشْهَرَضِيَ‎ PNS عرو‎ SANG RE شيب‎ KE NU PI Sa 
rad 74 “gg para 
4 


TAS E 2‏ ر الم و ےر NA A,‏ دف ANGE.‏ اناه AN‏ ات دم > > Fo‏ 
قات كَانَّرَسُو ل اله صل الله Ak ae‏ بصيَام 33 PUNANG pile a‏ رض رَمَضَان AGAN‏ 
ANGEN NA‏ 


1862. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan 
puasa pada hari 'Asyura' (10 Muharam). Setelah diwajibklan puasa Ramadhan, maka siapa 
yang mau silakan berpuasa dan siapa yang tidak mau silakan berbuka (tidak berpuasa) ". 


C2. kd 0 81 46 م‎ e A 2 < 2 2 “If, 2 aAa 9 
SS SBY a iani aaa S 


4 
1 0 4? و‎ A LB رو‎ 


2 TA EEE 21244 ر‎ iA ر کار و‎ Lu. No ALA 

يوم شورّاءتصومهدقرَدش ف الجَاهِ ag aj ag‏ الله aa‏ يصو مەفلماقدم 
Ale NN Len ANAK 0 PAN A > 2‏ ار و ا BAN‏ بير ب ENG‏ سس 

الْمَدِينَكَصَامَهُوَأْمَرَ بِصِيامِهِقَلْمَافْضَرَمَضَانُكرَك يَوَْمَعَاشُورَاءَفَمَنَشَاءَصَامَهُوَمَنْشَاءَئْرَ که 


1863. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 
'Urwah dari bapaknya bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Orang-orang Ouraisy pada 
masa Jahiliyah melaksanakan puasa hari 'Asyura' dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakannya. Ketika Beliau sudah tinggal di Madinah Beliau tetap melaksanakannya 
dan memerintahkan orang-orang untuk melaksanakannya pula. Setelah diwajibklan puasa 
Ramadhan Beliau meninggalkannya. Maka siapa yang mau silakan berpuasa dan siapa yang 
tidak mau silakan meninggalkannya". 


0 2% 0 2 6 A | . 2١ه و‎ zí. KAG 99 
Jr ANA ميد بنع‎ ES 4 RIRO A apa ? 2 ES 
ANANA و‎ -$ Ta A l2 NENN AAL oar LP AN SANI 

6 4 NT aik A ف ا ر و‎ 
Gi SA aa EN SI لهَذايومعَاشورَاءَو‎ Baran GAES ANG ga Ea 


1864. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Humaid bin 'Abdurrahman bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan radliallahu 
'anhuma pada hari 'Asyura' ketika tahun penyelenggaraan haji dari atas mimbar berkata: 
Wahai penduduk Madinah, mana para 'ulama kalian? Aku pernah mendengar bersabda: "Ini 
adalah hari 'Asyura' dan Allah belum mewajibkan puasa atas kalian dan sekarang aku sedang 
berpuasa, maka siapa yang mau silakan berpuasa dan siapa yang tidak mau silakan berbuka 
(tidak berpuasa) ". 


<í 


1 ri 1 
م‎ > is 7 ? ےہ ررد و ور 2 ور‎ A A 2x5 A MA AN رود‎ AS 2 


SS المَدِيَةقرآى اليو‎ GAN Je a NANG SAN ابن عباس رضي‎ 
- 2 A 5 AG J رو 5 > رو‎ AAT ING ANGGANG AE 
Sa PAKA SSP PESAN SAN EA RAI AAA NGABA 5 le 


A و 2 هه‎ WA IIE AM 
salaya YAN gana ba ga gan قال قاتا أ حى‎ 


1865. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub telah menceritakan kepada kami 'Abdullah 
bin Sa'id bin Jubair dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah sampai dan tinggal di Madinah, Beliau melihat orang-orang 
Yahudi melaksanakan puasa hari 'Asyura' lalu Beliau bertanya: "Kenapa kalian mengerjakan 
ini?" Mereka menjawab: "Ini adalah hari kemenangan, hari ketika Allah menyelamatkan Bani 
Isra'il dari musuh mereka lalu Nabi Musa Alaihissalam menjadikannya sebagai hari 


ماعو 


berpuasa". Maka Beliau bersabda: "Aku lebih berhak dari kalian terhadap Musa". Lalu Beliau 
memerintahkan untuk berpuasa. 


BENG E KA عو ی‎ ae NA NGE < الله‎ AE KEY AS 35 


asa ُعِيدَاقَالَ لبي صَلَ الع‎ AMAN ga season PA 


1866. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Abu 'Umais dari Qais bin Muslim dari Thoriq bin Sihab dari Abu Musa 
radliallahu 'anhu berkata: "Hari 'Asyura' telah dijadikan oleh orang-orang Yahudi sebagai hari 
raya mereka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berpuasalah kalian pada hari 


itu". 


Kisah DEA PN KE EA AS ga AA SS 


A ME SMAN) KE JELAS es abal ALAN Ie ANE IE 


g Pd 
y 1 wW A 
يَعَنِى شهرَّرَمَضَانَ‎ aa 
Ta 
r 


1867. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Ibnu 'Uyainah dari 
'Ubaidullah bin Abu YAzid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Tidak pernah aku 
melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sengaja berpuasa pada suatu hari yang Beliau 
istimewakan dibanding hari-hari lainnya kecuali hari 'Asyura' dan bulan ini, yaitu bulan 
Ramadhan". 


AJ GA 730 


Sa AA ع رضي‎ a Sa D AG SARA 
í Aa 


diya an Ka ta NS SAB الاس‎ IN AD jaka ME ALA 
Aa 354 SAN AS 


1868. Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada 
kami YAzid bin Abu 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan seseorang dari suku Aslam untuk menyerukan 
kepada manusia, bila ada seseorang yang sudah makan maka hendaklah ia mengganti 
puasanya pada hari yang lain dan siapa yang belum makan hendaklah dia meneruskan 
puasanya karena hari ini adalah hari 'Asyura'". 


Kitab: Shalat Tarawih 


Bab: Keutamaan orang yang menegakkan ramadan 


2 A e عو ر‎ Aw en nd > 5 ZA -A 4 ر ر 5 ووس 2 ر يم‎ 
Pa AT هياب فال‎ N I CC setan 
3 AI PA يث عن عقيل عن ابن شهاب قال‎ IP 


Z‏ ر“ 


A 


Z 242147 امس وماس‎ LL LA Kea - 2 LA? IG A 
Ba ea PAENNEEN 
AS byak SUN a 


1869. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Abu Salamah 
bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata tentang bulan Ramadhan: "Barangsiapa yang menegakkannya karena iman kepada 
Allah dan mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah 
dikerjakannya". 


26 مو لمات م AA‏ وم ر 23 oto‏ 2 و ر 2 57 Rao AZA‏ رور 
USS‏ عبد اله بن Ea ga‏ تا مالك عن ابن ش هاب عن يد a‏ عبد الو معن آي هر يَرَة 
- م وير 21 ر 2124 ر کر کا ت و AN ١ ME‏ ور ANAN‏ اوا ر 
رضي الله عن أن رسو ل الله صل اللْمَعَلَيّهوَسَلَمَ قال OLI LA AB a‏ احَيِسَابًا لماتقدم 


3 


SW BEAN AS AN Ia BE AN gana gan ESA 


جِلاقة أي كر 223 AAS‏ رضي LEAN‏ 

1870. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menegakkan 
Ramadhan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan 
diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya". Ibnu Syihab berkata; Kemudian Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam wafat, namun orang-orang terus melestarikan tradisi 
menegakkan malam Ramadhan (secara bersama, jamaah), keadaan tersebut terus berlanjut 


hingga zaman kekhalifahan Abu Bakar dan awal-awal kekhilafahan "Umar bin Al Khaththob 
radliallahu "anhu. 


2 LB oh o حر‎ NAS س‎ < 57 2 Pk AN واو‎ la Na دي‎ 
Aa ENGINE الرّبَيرعَنَعَبَّدٍ الوَّحمَن بن‎ Gae E AE 


5 و‎ w A G A 7 و 03 7 وود 2 7 م‎ 
KR AAN L In A2 GAES الطاب رضي‎ 
2 


5 WA AP A T aA ور ف عر‎ NGGEN ره‎ Z a aA 7 رور ت‎ 
يو احِرِلكانَ‎ BE NB EA يي رى لۇ‎ KE JS ah Is جل فيصل‎ A 
A 


CG 
2 Z il 


As Cai AA - AINA na AON ر ص هي رس‎ NG 279 ر ر کر ر کور‎ a 
Ja GL الئاس‎ SAMA LS كفب غ حر‎ NE Pasai GE 


N 
EN 
$1 

v 

— 


SEN SIA AT 35 Abah FEAE PA GARASI gitat 4 
Appa sis 

1871. Dan dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Abdurrahman bin 'Abdul Oariy 
bahwa dia berkata, "Aku keluar bersama 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu pada 
malam Ramadhan menuju masjid, ternyata orang-orang shalat berkelompok-kelompok 
secara terpisah-pisah, ada yang shalat sendiri dan ada seorang yang shalat diikuti oleh 
ma'mum yang jumlahnya kurang dari sepuluh orang. Maka 'Umar berkata: "Aku pikir 
seandainya mereka semuanya shalat berjama'ah dengan dipimpin satu orang imam, itu lebih 
baik". Kemudian Umar memantapkan keinginannya itu lalu mengumpulkan mereka dalam 
satu jama'ah yang dipimpin oleh Ubbay bin Ka'ab. Kemudian aku keluar lagi bersamanya 
pada malam yang lain dan ternyata orang-orang shalat dalam satu jama'ah dengan dipimpin 
seorang imam, lalu 'Umar berkata: "Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Dan mereka yang tidur 
terlebih dahulu adalah lebih baik daripada yang shalat awal malam, yang ia maksudkan 


untuk mendirikan shalat di akhir malam, sedangkan orang-orang secara umum melakukan 
shalat pada awal malam. 


CE AE ea NG AJE Jae PI Si حد‎ 


رَو jakaa PUN AIA gan Bala sale MAT Ne‏ وَكَلِكَفي رَمَضَانٌ 


1872. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendirikan shalat. Dan itu 
pada bulan Ramadhan. 


3G 


Dean sea TAM AE IE SEN A AN aan 
Jasari ka JANG ed PAR ال‎ SI ss. AN 
EN AN Gi TA NE EBT FS الاس‎ as Jang 


ا > م ر 02 AG‏ و و ر AA‏ ا ر GT‏ 

HEA sab kebaki Put NGNE ASN Gya don Ji A53 
Ki » LAS sya راد‎ 4 GG. En و‎ Me کو ر کے‎ 27 
II N سا‎ 
EEE 2 AAA تا‎ 

PASI وَآڪٽي حَشِيتٌ‎ sag ai Sea AS Jerai dl 

OB GEA eka اه كيه و‎ SAI Ara 

1873. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 

Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bahwa 'Aisyah 

radliallahu 'anha mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu 


malam keluar kamar di tengah malam untuk melaksanakan shalat di masjid. Maka orang- 
orang kemudian ikut shalat mengikuti shalat Beliau. Pada waktu paginya orang-orang 


AN NM 


membicarakan kejadian tersebut sehingga pada malam berikutnya orang-orang yang 
berkumpul bertambah banyak lalu ikut shalat dengan Beliau. Pada waktu paginya orang- 
orang kembali membicarakan kejadian tersebut. Kemudian pada malam yang ketiga orang- 
orang yang hadir di masjid semakin bertambah banyak lagi lalu Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam keluar untuk shalat dan mereka ikut shalat bersama Beliau. Kemudian pada malam 
yang keempat, masjid sudah penuh dengan jama'ah hingga akhirnya Beliau keluar hanya 
untuk shalat Shubuh. Setelah Beliau selesai shalat Fajar, Beliau menghadap kepada orang 
banyak kemudian Beliau membaca syahadat lalu bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya aku 
bukannya tidak tahu keberadaan kalian (semalam). Akan tetapi aku takut nanti menjadi 
diwajibkan atas kalian sehingga kalian menjadi keberatan karenanya". Kemudian setelah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal dunia, tradisi shalat (tarawih) secara 
berjamaah terus berlangsung seperti itu. 


KANE JAAN عن‎ Maa silaa es 


A 


عر 2 


P3 o ais? aja SAN a ya‏ يدفي 


A Ii né aja 

Mayang: 
1874. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Sa'id Al Magbariy dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwasanya dia bertanya 
kepada 'Aisyah radliallahu 'anha tentang cara shalat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam di 
bulan Ramadhan. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab: "Tidaklah Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam (melaksanakan shalat malam) di bulan Ramadhan dan di bulan-bulan lainnya 
lebih dari sebelas raka'at, Beliau shalat empat raka'at, maka jangan kamu tanya tentang 
bagus dan panjangnya kemudian Beliau shalat empat raka'at lagi dan jangan kamu tanya 
tentang bagus dan panjangnya, kemudian Beliau shalat tiga raka'at. Lalu aku bertanya: 
"Wahai Rasulullah, apakah anda tidur sebelum melaksanakan witir?" Beliau menjawab: 
"Wahai 'Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidaklah tidur". 


Bab: Keutamaan malam lailatur gadar 


eagle bedeng Alas NG, AA WA as حد‎ 


A 


NG 


2 


Ga AE صَانَإِيمَانَاوَ‎ An KAH : نالب صل اع‎ ba oi AA 


A هك دسا م و‎ E 


DE E DRN Ara Bls مَنَقامَليَاةَالْقَدْرِإِيمَائَارَ‎ Bad yaga 


SA 


A 


1875. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, kami telah menghafal darinya, dia menghafalnya dari Az Zuhriy dari Abu 
Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


"Barangsiapa yang melaksanakan shaum Ramadhan karena iman kepada Allah dan 
mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah 
dikerjakannya, dan barangsiapa yang menegakkan lailatul gadar karena iman kepada Allah 
dan mengharapkan pahala (hanya dariNya) maka akan diampuni dosa-dosa yang telah 
dikerjakannya". Hadits ini dikuatkan pula oleh Sulaiman bin Katsir dari Az Zuhriy. 


Bab: Mencari malam lailatul gadar di tujuh hari terakhir 


ra‏ و PA NI APN Ii je DN a KN PR‏ 2 و 
YA Kepa ES‏ حار SEE MUH‏ عم رضي الله“ oliya TTS‏ 
NT; sg 7‏ .48 م مر ور و 2 1 5 gg?‏ سے ا 7 2.8 - 
SEA po NG yan Ae IRI ka EA A‏ 


g 


ر A3 A,‏ 27 آء 2 . و r Ba‏ > و ار ور ANN‏ سر هم . 7 Ea‏ 
و SSI‏ كم قدو اطا ت ف السَّبّع الأَوَاخِر فَمَنَ SA‏ هاف AAN‏ 


1876. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa ada seorang dari sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang menyaksilan Lailatul Qadar dalam mimpi terjadi pada tujuh 
hari terakhir. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Aku memandang bahwa 
mimpi kalian tentang Lailatul Qadar tepat terjadi pada tujuh malam terakhir, maka siapa 
yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan mencarinya, lakukanlah pada tujuh malam 
terakhir". 


Axa - ANC MAA ara, 0 Z 2. <A وه اا ی‎ ZA Pap 


PP 


Wahab de E aada N E AA Sari KÊN 
راب ركم يي كم‎ ahe LAI PAN MAA AAS E AN FAL 
و ا ت ا‎ aa A ر و ا قا‎ AE ATV AAN و‎ a 
BEP He EA ل الو صلی‎ KRS bad Ab ga 
A 2 2 Z PE و‎ 2 72, Z 

BA Él Kena سَحَابَهُقَمَطَرَتٌ حَنَّى‎ SAE BALAI 
ag الطينفي‎ SE kakal igisa aN صل‎ ANG AE LAN 
1877. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah berkata; Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al 
Khudriy yang merupakan salah seorang sahabat karibku. Maka dia berkata: " Kami pernah 
ber'i'tikaf bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada sepuluh malam pertengahan dari 
bulan Ramadhan. Kemudian Beliau keluar pada sepuluh malam yang akhir lalu memberikan 
khuthbah kepada kami dan berkata: "Sungguh aku diperlihatkan (dalam mimpi) tentang 
Lailatul Qadar namun aku lupa atau dilupakan waktunya yang pasti. Namun carilah pada 
sepuluh malam-malam akhir dan pada malam yang ganjil. Sungguh aku melihat dalam 
mimpi, bahwa aku sujud diatas tanah dan air (yang becek). Oleh karena itu siapa yang sudah 
beri'tikaf bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka pulanglah". Maka kami pun 
pulang. Dan tidaklah kami melihat awan yang tipis sekalipun di langit hingga kemudian tiba- 
tiba datang awan yang banyak, lalu hujan turun hingga air menetes (karena bocor) lewat 
atap masjid yang terbuat dari dedaunan kurma. Kemudian setelah shalat (Shubuh) selesai 


aku melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sujud diatas air dan tanah yang becek 
hingga aku melihat sisa-sisanya pada dahi Beliau. 


Bab: Mencari malam lailatul gadar pada hari ganjil di sepuluh hari terakhir 


A Seri‏ نكا AP‏ جَعَفَر ARA‏ بُوسْهَيْلِعَنأَبيوِعَنْعَايسَدَرَضِيَ الله 


3 
5 A 


gg? 


اور سول اله صل انه كيه وسم قال تحرو Asa AN Ata IAI‏ 


1878. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Abu Suhail dari bapaknya dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Carilah Lailatul 
Oadar pada malam yang ganjil dalam sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan". 


TSA 


NE EE Ham SI as‏ وَالتَرَاوَرْدِيُ عَنَيَرِيدَبْنِاطَاوِعَنَ مُحَمَّدِبْنٍ 
ٳټر pa‏ سَكَمَدَعَنَ أب ia yaa TN PA apen Yo LEAN gg an‏ 


en jine من‎ panan eg EA جاو رف‎ 


Pa 


NG ya A Serani ta rine 36533), Jaa 239‏ يُجَا 5 KÉS pasa‏ جَاوَرَ فيه 

- PR GA A 2 PRA A 
JP AS MLS NG ULA AON S3 32 ر‎ TALI Aa 
Ia SS KENDANG ااا‎ 


2 مور م den 3 2 Agt‏ ر لهاس 2 IL‏ 2$ ا اور و 
BW A3 AN Ea ABE msi‏ كلو تر Mu SA SS‏ 


A - 


KAKANG 2 


PTN AA HI ya Ag ES 


4 


SI Hua SEN A مْصَل‎ NS ó Ja ANG AN 


r 


HA وَكَظَرَ تَإِلَيّهِانَصَرَفَ‎ kasa AI ينَقَبَصْرَ تَعَيْنِي رَسُو‎ FS 
AN AAL 


1879. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah berkata, telah menceritakan 
kepada saya Ibnu Abu HAzim dan Ad-Darawardiy dari YAzid bin Al Had dari Muhammad bin 
Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 'i'tikaf di bulan Ramadhan pada sepuluh malam pertengahan bulan. 
Kemudian ketika telah melewati malam ke dua puluh menjelang malam kedua puluh satu 
Beliau datang kembali ke tempat khusus i'tikaf Beliau begitu pula mereka yang sebelumnya 
beri'tikaf bersama Beliau. Pada malam ketika Beliau kembali beri'tikaf di bulan tersebut, 
Beliau menyampaikan khuthbah di hadapan orang banyak dan memerintahkan mereka 
menurut apa yang Allah kehendaki, lalu Beliau bersabda: "Aku sudah melaksanakan i'tikaf 
pada sepuluh malam sebelumnya dari bulan ini kemudian dinampakkan kepadaku agar 
beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir, maka siapa yang telah beri'tikaf bersamaku tetaplah 
pada tempatnya beri'tikaf. Sungguh telah diperlihatkan kepadaku tentang malam Lailatul 
Oadar namun aku dilupakan waktunya yang pasti, maka carilah pada sepuluh malam-malam 


akhir dan carilah pada malam yang ganjil. Sungguh aku melihat diriku (dalam mimpi) sujud 
diatas air dan tanah (yang becek) ". Kemudian langit tampak mendung pada malam itu lalu 
turunlah hujan hingga masjid bocor mengenai posisi tempat shalat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pada malam kedua puluh satu. Kemudian mataku memandang Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, aku melihat Beliau setelah Shubuh dengan wajah Beliau yang 
penuh dengan tanah dan air". 


SAE Ge sag bê aga sea Mag ور‎ NGACA agar js A NAGA 


Sera Ui E i SA e Kasa gS IN yaa IE يسام‎ AWAS Je 


NANG nia NG وو الم اا‎ a : aa PEN 


aata 


كحو PN ENG s‏ مِنَرَمَضَانَ 


1880. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, telah mengabarkan kepada saya bapakku dari 
'Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Carilah". Telah menceritakan 
kepada saya Muhammad telah mengabarkan kepada kami 'Abdah dari Hisyam bin 'Urwah 
dari bapakku dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan dan bersabda: "Carilah Lailatul 
Oadar pada sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan". 


Per NA Tania Ketib NG ERA AAS سی‎ PA SAS 
PSI ANT A LNG a PAAA 
SENI KI AE في سَابِعَةَتَبَقَىفي حَامِسَةتَبَقَى‎ 


1881. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Berkata, telah mengabarkan 
kepada saya bapakku dari "Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 
"Carilah Lailatul Qadar pada sepuluh malam yang akhir dari Ramadhan, pada sisa malam 
kesembilan, pada yang ketujuh, pada yang kelima". Hadits ini dikuatkan pula oleh 'Abdul 
Wahhab dari Ayyub.: 


BAJA Ses جز‎ D PEACE NET A 
ANNA a PANAH a IL SAN سول‎ JIE KE ge AE 
SAS Kea Sen PBS sabên SERA Tenang 


1882. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Abu MijlAz dan 


'Ikrimah berkata, bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Dia terjadi pada sepuluh malam terakhir, juga pada sembilan hari 
yang terakhir atau pada yang ketujuh, yaitu terjadinya Lailatul Qadar". Dan dari Khalid dari 
'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, "Carilah pada malam kedua puluh empat". 


Bab: Waktu lailatul gadar dijadikan "Misteri" karena percekcokan sahabat 


Mena AN PAS PNS NA GA JIN FA Si, الم‎ SA Sis 
بن الصاوت‎ AA بن لمثنی لد بن الحارت‎ 

42 NS AN 0 r is Nalet ب ور ور و 0 ا‎ 5 
4 


“1 Nis Pt a 2 و‎ TU ل‎ INGGA KA PENAK عسي‎ 2 6 

BA EN ES SB ab EA BBG فلاو‎ NS ARAH SE 
5 Ba a NG 
التَاسعَدَوَالسََابِعَةَوَ الخَامِسَةَ‎ 


1883. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Humaid telah 
menceritakan kepada kami Anas dari 'Ubadah bin Ash-Shamit berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam keluar untuk memberitahukan kami tentang Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada 
dua orang dari Kaum Muslimin yang membantah Beliau. Akhirnya Beliau berkata: "Aku 
datang untuk memberitahukan kalian tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar namun fulan 
dan fulan menyanggah aku sehingga kepastian waktunya diangkat (menjadi tidak diketahui). 
Namun semoga kejadian ini menjadi kebaikan buat kalian, maka carilah pada malam yang 
kesembilan, ketujuh dan kelima (pada sepuluh malam akhir dari Ramadhan) ". 


Bab: Beramal disepuluh hari terakhir 


A 1 4 PA DA 
مه‎ Pi G A c A12 و 0 ر‎ mi 
و‎ a PA B2 A 8 2 < 02. 2 LANAG ANGE 4 224 TM ANG Pa 
04 


و ANE‏ > وار# {Ai‏ رر 0200706 A‏ ? 109 2س ل ور © ور )او )ور عكري .ا 52 وو 
MANI‏ قالتٌ Jo AS‏ الله ajun Jaa | saja) 25 PAN rana) JSI Al gas‏ 
7-4 - 


1884. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Abu Ya'fur dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari "Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila memasuki sepuluh akhir (dari bulan 
Ramadhan), Beliau mengencangkan sarung Beliau, menghidupkan malamnya dengan 
ber'ibadah dan membangunkan keluarga Beliau". 


Kitab: I'tikaf 
Bab: Iktikaf di sepuluh hari terkahir 


2 
W 


KENAN jan a ANA. e den 


1885. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus bahwa Nafi' mengabarkannya dari 'Abdullah bin 'Umar 
radliallahu 'anhua berkata: " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beri'tikaf pada sepuluh 
hari yang akhir dari Ramadhan". 


A Lu وو ال“‎ 2 yee ار‎ KANAAN NA TA وو‎ PAT حمل‎ CA 
يشه‎ EN NE بن شهاپ‎ gi حدتنا عبد هبن يو سف حد‎ 
LA 


ANA ASEAN صل‎ NG ka ad A SEA رضي‎ 
sana ga Ai AN BAN 


1886. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah menceritakan 
kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beri'tikaf pada sepuluh hari yang akhir dari Ramadhan hingga wafatnya kemudian 
isteri-isteri Beliau beri'tikaf setelah kepergian Beliau. 


LAN NN AAN a 5 E A 
. LEGA PA KE ge se PA ea NA SN AA 
SANGANG) BE KE siya ba NI JENG LAA AM 
SB AE aé Kia nat Pa TONA 
EA AI AA 


Z 


3 


3A AN BAG ae‏ وَالْكَمِسُوهَافي kab 5 IS‏ تَالسَّمَاءْتِلَكَاللَيَلَةَوَكَانَالْمَسَجِدُ 
glasa : N BSN Pj JE‏ عَلَ AS Sanga nara saga‏ 


ia jae 1S ADA 


1887. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari YAzid bin 'Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits At-Taimiy 
dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 'i'tikaf pada sepuluh malam pertengahan bulan dari 


Ramadhan lalu orang-orang mengikutinya. Hingga ketika malam kedua puluh satu, yaitu 
malam ketika Beliau kembali ke tempat i'tikaf Beliau, Beliau berkata: "Siapa yang telah 
beri'tilkaf bersamaku maka hendaklah dia beri'tikaf pada sepuluh malam-malam akhir. 
Sungguh aku telah diperlihatkan tentang malam Lailatul 03032 ini namun kemudian aku 
dilupakan waktunya yang pasti. Maka carilah pada malam sepuluh akhir dan carilah pada 
malam yang ganjil". Kemudian pada malam itu langit menurunkan hujan. Pada waktu itu 
atap masjid masih terbuat dari dedaunan hingga air hujan mengalir masuk kedalam masjid. 
Kemudian mataku memandang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang pada dahi Beliau 
ada sisa air dan tanah di waktu pagi pada hari kedua puluh satu". 


Bab: Wanita haid menyisir kepala orang yang sedang iktikaf 


as ak 1 يعدا‎ SE JASA SAS 


1888. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, telah mengabarkan kepada saya bapakku dari 
'Aisyah radliallahu "anhu berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam menjulurkan kepala 
Beliau kepadaku ketika sedang beri'tikaf di masjid lalu aku menyisir rambut Beliau 
sedangkan aku saat itu sedang haidh". 


Bab: Tidak masuk ke dalam rumah kecuali untuk suatu keperluan 


AP SPN کر و‎ Caaan Tn 1 22 1245 م‎ 14727 
aai sie dga JAA LAI AS Gak kn sanjaya UE 
EEEN EEE An bada RS 


1889. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari 
Ibnu Syihab dari 'Urwah dan 'Amrah binti 'Abdurrahman bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah menjulurkan kepala Beliau kepadaku ketika sedang berada di masjid lalu aku 
menyisir rambut Beliau. Dan Beliau tidaklah masuk ke rumah kecuali ketika ada keperluan 
(buang hajat) apabila Beliau sedang beri'tikaf". 


Bab: Mandi untuk orang yang itikaf 


AN ka eni 5 Tpi pa App sa E E GA Yel DNA كر دوسي‎ ALA GEN 


افك ايلاع ع قازر وماج Sasa BAS He‏ 


A 


$ Padi NONS KA Pp 
Pen BIASA وَهْوَ‎ 


1890. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 


"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mencumbui aku ketika aku sedang haidh dan 
Beliau juga pernah mengeluarkan kepala Beliau dari masjid ketika sedang beri'tikaf lalu aku 
membasuh rambut Beliau sedangkan aku saat itu sedang haidh". 


Bab: Iktikaf di malam hari 


1 
LAGI 


253 ور 85 لاه ير ەر و ور او ر IL 2F‏ وام D‏ اور وور 7 
Tag Tenan PING‏ كر يبد د و ركو GAN A‏ ذا AS 2 75 NGGEN‏ 
w WA‏ و z2‏ ام SM MN RN NP REA‏ 2 4 
A 35036‏ 
و ا ر 


1891. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma bahwa 'Umar bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, katanya: "Aku 
pernah bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri'tikaf dalam satu malam di Al Masjidil 
Haram". Maka Beliau berkata: "Tunaikanlah nadzarmu itu". 


Bab: Wanita beriktikaf 


r 


راا ال د دا KERA‏ م ار وم < KE c29‏ طض أل ANN‏ گا“ 
pisa‏ النْعَمَانِ Was‏ دب نز ES LE SESUAI‏ ار ی a‏ لت O‏ 
DAWEG 273 2*0 Kena PA ALS 0 í AN 25)‏ | 
| 2 الله a JA‏ لم N NG 7 ka‏ كدارم نرم : pa ; A “3 A = ó‏ 


- 
< عو يي 


7 < z A -2 A و‎ 
و‎ 2 Gta. ردج‎ 15 BEKAL. ا‎ 2 kz 8 له مم‎ gn وه‎ et 
SEA AE gat WES GAS er ai CA aa EA Gasal 
A - En 


2 AT Lp WARE 2G ر‎ NM ps 21245 ور‎ 222? GS كر‎ Tele 22,7 „2 و‎ 

DALAN be dana laa, AS ema‏ رَأَى الا lisan‏ ما هذافا خير 
PA 4 4 24 4 2 3 Z‏ 4 

2 ga E 12 F 2 7 KS a2 Naga < 2 AG ANGEN LA NAE 

bagi AG AAN عَتكاق ذلك‎ NING PAN aga فقال التب صب الله‎ 


1892. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 
'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari 
bulan Ramadhan dan aku membuatkan tenda khusus untuk Beliau, dan setiap beliau selesai 
dari shalat Shubuh Beliau masuk ke dalam tenda tersebut. Kemudian Hafshah meminta izin 
kepada 'Aisyah untuk juga membuat tenda, maka 'Aisyah mengizinkannya, lalu Hafshah 
membuatnya. Ketika Zainab putri dari Jahsy melihatnya ia pun membuat tenda yang lain 
buatnya. Pada pagi harinya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat tenda-tenda tersebut 
lalu berkata: "Apa ini?" Lalu Beliau diberitahu. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: "Apakah kalian melihat kebaikan ada padanya (dengan membuat tenda-tenda ini)?" 
Akhirnya Beliau meninggalkan i'tikaf pada bulan itu lalu Beliau ber'tikaf sepuluh hari pada 
bulan Syawal. 


Bab: Tenda dalam masjid 


KANE NN AE Na ES NGANG PSA SS 
ARA BREME AKKI a N WA 
so ANA Eiró 53 SAN IS Sa ga Et KN KS 
JN Gia IE SA Sari 


1893. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah binti 'Abdurrahman dari "Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hendak beri'tikaf. Ketika Beliau menuju tempat 
khusus untuk i'tikaf Beliau, Beliau melihat ada tenda-tenda, yaitu tendanya 'Aisyah, Hafshah 
dan Zainab. Maka Beliau berkata: "Apakah kalian melihat kebaikan ada padanya (dengan 
membuat tenda-tenda ini)?" Akhirnya Beliau pergi dan tidak jadi i'tikaf. Kemudian Beliau 
ber'tikaf sepuluh hari pada bulan Syawal. 


Bab: Apakah orang yang iktikaf boleh keluar ke pintu masjid untuk suatu 
keperluannya 


74. 


BN MEN رضي‎ KAN GAS KIE PI EA EA OK PI SAS 


sanga SAMA DIa‏ اسل اولاق 

Sai caligi BANA ASI Asia AN Pan An si 
A 1 MA 2 عله‎ 2 

DA EL AKAN باپ‎ Ns dn LAN LI بلغت‎ h ala kaa ka saé ANA 

IAR 7 KN be Ia sah PN AN روا‎ AGA SENI 

NAN Ave AI SN yaa KANGA a T O رمل‎ 


P 


A 


GAUK Mg naak Adaa isak: ENI ds sat ATENI 


1894. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Ali bin a-Husain radliallahu 
'anhuma bahwa Shafiyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya 
bahwa dia datang mengunjungi Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dalam masa-masa 
i'tikaf Beliau di masjid pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, dia berbicara sejenak 
dengan Beliau lalu dia berdiri untuk pulang. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun 
berdiri untuk mengantarnya hingga ketika sampai di pintu masjid yang berhadapan dengan 
pintu rumah Ummu Salamah, ada dua orang dari kaum Anshar yang lewat lalu keduanya 
memberi salam kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada keduanya: "Kalian tenang saja. Sungguh wanita ini adalah Shafiyah 
binti Huyay". Maka keduanya berkata: "Maha suci Allah, wahai Rasulullah". Kejadian ini 
menjadikan berat bagi keduanya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 


"Sesungguhnya setan mendatangi manusia lewat aliran darah dan aku khawatir setan telah 
memasukkan sesuatu pada hati kalian berdua". 


Bab: Iktikaf dan keluarnya nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dipagi hari ke dua 
puluh 


KERNA Sea EET ME حكني عبد اله‎ 


La Siri JALEN رَضِيَ‎ SS قال‎ Anta SATHEK گنیر قال‎ 
aka ANE AI Pa AA, BIAN Kes AAN Pa 
Aa IE SAYA Sae sela Ia الأَوَسَطَمِنّرَمَضَانَقَالَفَحَرَ‎ sa 


A 


BABA الأو‎ PN ga OA) PAGI å ER 
ea KEN Je AN) AANG سَجُدف مَاعِوَطِينِوَمَنَ‎ NETE 


2 2 r 


CRA BAKA 315 تَوَأقِيمَتٌ‎ KANA BEM ban GAGANA NE إلى الْمَسَحِدِوَمَامْرَ‎ NAH) 


Ag yA الطينف‎ MEA E serba Gala pa: 0 LN ول امل‎ 


1895. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar Harun bin Isma'il 
telah menceritakan kepada kami 'Ali bin AL Mubarak berkata, telah menceritakan kepada 
saya Yahya bin Abu Katsir berkata, aku mendengar Abu Salamah bin 'Abdurrahman berkata: 
Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al Khudriy, aku katakan: "Apakah kamu pernah 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberitahukan tentang Lailatul Qadar?" 
Dia menjawab: "Ya pernah, kami pernah ber'i'tikaf bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pada sepuluh malam pertengahan dari bulan Ramadhan. Dia berkata: "Kemudian 
kami keluar pada pagi hari kedua puluh. Dia berkata: "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan khuthbah kepada kami pada pagi hari kedua puluh dan berkata: 
"Sungguh aku diperlihatkan (dalam mimpi) tentang Lailatul Qadar namun aku dilupakan 
waktunya yang pasti. Maka carilah pada sepuluh malam-malam akhir dan pada malam yang 
ganjil. Sungguh aku melihat dalam mimpi, bahwa aku sujud diatas tanah dan air (yang 
becek). Oleh karena itu siapa yang sudah beri'tikaf bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam maka kembalilah beri'tikaf". Maka orang-orang kembali ke masjid. Dan saai itu 
tidaklah kami melihat awan yang tipis sekalipun di langit hingga kemudian tiba-tiba datang 
awan yang banyak lalu hujan turun. Kemudian shalat didirikan, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sujud diatas tanah yang becek dan air hingga aku melihat sisa-sisa tanah pada 
ujung hidung dan dahi Beliau. 


Bab: Wanita mustahadlah beriktikaf 


SIN AAN pena ذب رر ئي عن َالو عن ع کر‎ ai 
KE LAN GE ك كر ى‎ SEA NN Aa NE مرش ول الوص‎ 
هي نص‎ SS NS 


1896. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' dari Khalid dari 'Ikrimah dari "Aisyah radliallahu 'anha berkata, Ada seorang dari isteri- 
isteri Beliau yang ikut beri'tikaf bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam 
keadaan mengalami istihadhah. "Aisyah radliallahu 'anha melihat ada darah berwarna merah 
dan kekuningan sedangkan di bawahnya diletakkan baskom sementara dia mengerjakan 
shalat". 


Bab: Wanita mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf 


PE SAE BNN اللَيَتُ قال حَدَدَنِي‎ JG ARE KAB اادد‎ 


SANA ag SAM da Gal R AAN A SALA 
DN Aug GR NE MISA PERAK 
IAI WAN SAN < بت‎ KVA Ia Penan sasis 
AN SEN عم سمه الور‎ sal NA AA S3 


LA G 


ga Dasa جاا وكا اال صل‎ A Jay 
nda لشَّيطَانَيَجْرِي مِنَالْإِنَانِمَجَرَىالتّموَإِقَ‎ SISA ASA Kg 
"2 - Tk Z 2 aa a á 
PA 36 
KAL 


1897. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada 
saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu 
Syihab dari 'Ali bin Al Husain radliallahu 'anhuma bahwa Shafiyah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan 
kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf 
telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Ali bin Al Husain radliallahu 
'anhuma: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di dalam masjid sedangkan isteri-isteri 
Beliau bersama Beliau dalam keadaan bergembira. Beliau berkata kepada Shafiyah binti 
Huyyay: "Janganlah kamu tergesa-gesa hendak pulang, tunggulah hingga aku keluar 
bersamamu". Rumah Shafiyah berada di perkampungan Usamah. Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam keluar bersama Shafiyah. Kemudian di jalan ada dua orang dari Kaum 
Anshar yang berjumpa dengan Beliau lalu keduanya memandang Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sesaat lalu keduanya meneruskan perjalanannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata kepada keduanya: "Kemarilah kalian, ini adalah Shafiyah binti Huyay”. Maka 


keduanya berkata: "Maha suci Allah, wahai Rasulullah". Lalu Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Sesungguhnya syetan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah dan 
aku khawatir telah timbul suatu perasaan pada diri kalian berdua". 


Bab: Apakah orang yang iktikaf boleh melakukan pembelaan atas dirinya 


P 


حد Ine CAS‏ بن عبد يداه قال خي آخي daa sera‏ مُحَمَّدِبْنِ أي عَتِيقٍ عَنْابْنِشِهَابٍ عَنْ 


CEK an Hery Aan AN PAN Heh مونو شمن ويي‎ 
ML LANG | صَفِيَةَرَضِيَ‎ é ANANE A jan a ور‎ 2 Sg A NELE 


r 


IKI BEN NAN mad NA D a BIKA h 333 
E ALIS Ns AA es Aek AAN Ian هي‎ 
8.5 P 
JIN ASI 
1898. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah mengabarkan 
kepada saya saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad bin Abu 'Atiq dari Ibnu Syihab dari 'Ali 
bin Al Husain radliallahu 'anhuma bahwa Shafiyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengabarkan kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 
'Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan aku mendengar Az Zuhriy dari "Ali bin Al 
Husain radliallahu 'anhuma bahwa Shafiyah radliallahu "anhu menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika Beliau sedang i'tikaf. Ketika dia kembali Beliau berjalan 
mendampinginya. Kemudian ada seorang dari Kaum Anshar yang melihat Beliau. Setelah 
Beliau melihatnya, Beliau memanggil orang itu lalu berkata: "Dia adalah Shafiyah". Sufyan 
beranggapan, Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ini adalah Shafiyah. Sesungguhnya 
syetan berjalan pada diri manusia lewat aliran darah". Aku bertanya kepada Sufyan: "Apakah 


Shafiyah radliallahu 'anha menemui Beliau shallallahu 'alaihi wasallam pada malam hari?" 
Sufyan berkata: Memang, tidak lain kecuali di malam hari". 


Bab: Orang yang keluar dari tempat iktikafnya dipagi hari 


Seri PAN aer A a a EPA NE is 


2 


AS PA F, LR و‎ MA NEZA AW Pa F, LR 
وہ کے ا ر‎ 


kada Ng gaz 0 oat 
BA gan aE كَاوَصَبِيحَدّعِشَرِ‎ AS سط‎ NI asa 


GESA AN i IMS Ja NGANG a Na aE 


. 


Md 


AVEA TREE N IA SI BE BAR KAN وَطِينِقَلَمَارَجَعَ إل مىت كه و هاجت‎ 
bal A Hani Azan JE LANG ABG jan NS se NS آخر‎ 
1899. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Bisyir telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal pamannya Ibnu Abu Najih dari Abu 
Salamah dari Abu Sa'id. Dan diriwayatkan pula, Sufyan berkata, telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin 'Amru dari Abu Salamah dari Abu Sa'id. Dan diriwayatkan pula, aku 
menduga bahwa Ibnu Abu Labid telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu 
Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah ber'i'tikaf bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada sepuluh malam pertengahan. Ketika pagi pada hari kedua 
puluh kami memindahkan (membawa pulang) perlengkapan kami lalu kami menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Beliau berkata: "Siapa yang sudah beri'tikaf 
kembalilah ke tempatnya beri'tikaf. Sungguh aku diperlihatkan (dalam mimpi) tentang 
malam ini, aku melihat aku sujud diatas air dan tanah. Ketika Beliau kembali ketempat i'tikaf 
Beliau, langit nampak mendung lalu hujan turun. Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu 
berkata: "Demi Dzat yang telah mengutus Beliau dengan hag, sungguh langit menurunkan 
hujan sejak akhir (sore) hari itu. Masjid saat itu atapnya terbuat dari dedaunan dan sungguh 
aku melihat sisa-sisa tanah pada ujung hidung dan dahi Beliau. 


Bab: Iktikaf di bulan syawwal 


BA‏ ور 


an On وا ور 9ر 2 2 عد ا‎ 2 ISLS, z% اہ ورا‎ AÊ م‎ 
PN PS EN خب ر نا محمد ب فضيَلبَنِ غر و‎ AGAN محمد هو‎ CSS 
.وس‎ A 0 ea, ل‎ Z و‎ 2 az Z ca 
IS BE ka AAN SA گا رَس ول‎ SULE Ga Ki EA يدالو‎ 
A Z ZA 2 4 4 4 WA y ir 
2f 7 < Is TA 4 0 27 5 ar 1 LN EA AK Da a 
Geran bra SSE Nasa SE JANG) olaa 


Z Z‏ رو 

1 Pd Z 7 Z A 74 Z A - 

SAN Pia ASK KHAN ET gL SAR RA, 11 

فصر بت فيد قبه فسمعر م RI‏ بت 99 مع دفر ينب + فصر بت 259 حر ی دصر ف 
£ 


Mo y PAEA Pena A mt in PA Sa رر ور ر‎ roana 
PJ A ua رَس و لال صلی‎ 


A 
لك‎ 0 9 TA 1 اير‎ AKA كلس مم‎ An 
da في اخر العشر‎ KPA َد‎ KA فير مض‎ S عَتّفلم يعت‎ E sela Yola se pl AJ على هذا‎ 


1900. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah Ibnu Salam telah 
mengabarkan kepada kami Muhammad bin Fudhail bin Ghozwan dari Yahya bin Sa'id dari 
'Amrah binti 'Abdurrahman dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selalu beri'tikaf pada bulan Ramadhan. Apabila selesai dari shalat Shubuh 
Beliau masuk ke tempat khusus i'tikaf Beliau. Dia (Yahya bin Sa'id) berkata: Kemudian 'Aisyah 
radliallahu 'anha meminta izin untuk bisa beri'tikaf bersama Beliau, maka Beliau 
mengizinkannya. Lalu 'Aisyah radliallahu 'anha membuat tenda khusus. Kemudian hal ini 
didengar oleh Hafshah, maka diapun membuat tenda serupa. Begitu juga hal ini kemudian 
didengar oleh Zainab maka dia pun membuat tenda yang serupa. Ketika Beliau selesai dari 
shalat Shubuh Beliau melihat tenda-tenda tersebut, maka Beliau berkata: "Apa ini?" Lalu 
Beliau diberitahu dengan apa yang telah diperbuat oleh mereka (para isteri beliau). Maka 


Beliau bersabda: "Apa yang mendorong mereka sehingga beranggapan bahwa tenda-tenda 
ini adalah jalan kebajikan? Bongkarlah tenda-tenda itu, aku tidak mau melihatnya". Maka 
tenda-tenda itu dibongkar dan Beliau tidak meneruskan i'tikaf Ramadhan hingga kemudian 
Beliau melaksanakannya pada sepuluh akhir dari bulan Syawal. 


Bab: Pendapat bahwa seseorang tidak harus berpuasa saat iktikaf 


Pd = A Z 
04 و قرم و 2,72 42 و‎ r 24 وو‎ 2 toz b ےک 9“ 2 ومو‎ 


pa 


Ah 2‏ اير 


Pa 
4 f9 f Lu. 2 237 > I4 A 4 LAGI PEA 5 1 2 ر و‎ gar ZA و‎ 
A 


AK nb o 2 مه‎ e 2 وار م2‎ © ANA PA PIA 24 aa 
NIS BIS a gag صل الله‎ Alas bm SA 


1901. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah dari saudaranya dari Sulaiman 
bin Bilal dari 'Ubaidullah bin "Umar dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar dari 'Umar bin Al 
Khaththob radliallahu 'anhu bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, aku pernah bernadzar di 
zaman Jahiliyyah untuk beri'tikaf satu malam di Al Masjidil Haram". Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Tunaikanlah nadzarmu itu". Maka kemudian 'Umar bin 
Al Khaththob radliallahu "anhu melaksanakan i'tikafnya pada suatu malam. 


Bab: Jika dimasa jahiliyah bernadzar untuk iktikaf, kemudian ia masuk Islam 


ر يم 5 22 A‏ هيم < و A‏ 77 

PERAN AE NE SELESAI CE S 
A 22 ار و‎ A -5 A A DANA CA a La KE A -3 2 N° Za و‎ N ° Pace 
pegaga رَسُو ل اللْوصّل‎ ISIS ING a Gad asa GAS الجَاهِلِية أن‎ EN 


BA 


1902. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar 
radliallahu 'anhu bernadzar di zaman Jahiliyyah untuk beri'tikaf di Al Masjidil Haram. Dia 
('Ubaid) berkata: "Aku menduga dia berkata: Untuk satu malam". Maka Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Tunaikanlah nadzarmu itu". 


Bab: Iktikaf di sepuluh hari kedua di bulan ramadan 


7 
اه و 


200 و 0 ور ر کے کو A‏ ےو 7 k, Kii‏ و و - سو 
IN gang ANENG‏ عَنْأبي حَصِينعَنَ أبي ge‏ عَنَ أبي هر يرَوَرَضِيَ الله 
g‏ 


A 1 “As A 7 aA . A 2 0 A G YA 2 
قيض‎ SAA IS KN jk gan IS BANGAH a AE کان الب صلی‎ Nai 
< 
Gi 


1903. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Abu Bakar dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selalu beri'tikaf pada bulan Ramadhan selama 
sepuluh hari. Namun pada tahun wafatnya, Beliau beri'tikaf selama dua puluh hari". 


Bab: Barangsiapa berniat untuk iktikaf kemudian mempunyai keinginan untuk 
keluar (tidak melanjutkan) 


A 


KAS رر‎ ANZ ZA Z2 is 7 57 AK, DA 3G KAA واي دو‎ 259, 
4 2 ر‎ 3 Z Pia Z LAA و و‎ 00 2 
pha BASAN سول الله صل‎ EN ةبت عبد الوَحْمَنعَنَعَايِشَةَرَضِي‎ AE a قال‎ 
1 2 pd kani 1 
aR lt aff هك ب اماه ع‎ harta ata E Hi a 
A A 
ر‎ gA KAL a Kit at. 2 pe MN asla ر‎ IT 21.11 Se 
ا قالتٌوَ كَانَّرَسُو ل اللوصلى‎ Sini رت ذلك ر‎ AS ففعلت‎ M3 5 
-r Pad Z 
r SAT Una Ae NANG عاك‎ ANG ا رو اله ل‎ NA وس و رر ت ر ور‎ 
wr 2 A A 


Se a ML Ala gala PN IS 33 
Jaa EL SEA 


1904. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Abu Al Hasan telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy berkata, 
telah menceritakan kepada saya Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada saya 
'Amrah binti "Abdurrahman dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam memberitahu bahwa Beliau akan beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan. Lalu "Aisyah radliallahu 'anha meminta izin kepada Beliau (untuk membuat 
bangunan (tenda) khusus) maka dia diijinkan. Kemudian Hafshah meminta 'Aisyah radliallahu 
'anha agar memintakan izin kepada Beliau untuknya lalu dilakukan oleh 'Aisyah radliallahu 
'anha. Ketika melihat hal itu, Zainab binti Jahsy memerintahkan pula untuk membuatkan 
tenda, maka tenda itu dibuat untuknya. 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Adalah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bila telah selesai dari shalat, Beliau kembali ke tempat khusus 
i'tikaf. Maka Beliau melihat ada banyak tenda, lalu berkata: "Apa ini?" Mereka menjawab: 
"Ini tenda-tenda milik 'Aisyah, Hafshah dan Zainab". Maka Beliau bersabda: "Apakah mereka 
mengharapkan kebajikan dengan tenda-tenda ini?. Aku tidak akan beri'tikaf". Maka Beliau 
pulang ke rumah. Setelah Lebaran 'ledul Fithri Beliau i'tikaf sepuluh hari di bulan Syawal. 


Bab: Orang yang beritikaf memasukkan kepalanya ke dalam rumah untuk dibasuh 
Gta Ils 2u Zy مد > هق ع‎ ok 7, او‎ > AAL و داس م سه‎ Pa KP 
Kas a NEE TAMA MAN بن يو سف‎ Lin CSS Kasan MAE حَدثتا‎ 

ni ASA د كه‎ aman SA na Ina LN AI ل‎ 

GAYA 23‏ كائتٌ تر جل التب صل الله يه وسم وهي حاضو هو مكف ف الْمَسجِدٍ 
A‏ 2 

A WA LA 2223 we - 


1905. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Hisyam binYusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 
'Urwah dari "Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia menyisir rambut Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat sedang haidh ketika Beliau sedang i'tikaf di masjid, ketika itu Beliau 
menjulurkan kepala Beliau kepadanya. 


Kitab: Jual beli 


Bab: Firman Allah "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi: dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya 
kamu beruntung.." 


aneh paha AP BANA E ge KAN Sea SA Sis 
PN As Me Bus Ani ANA 
BEN GAN صل العَلَيدِوَسَلَمَوَكَقُونُوَمَابَاللَمُهَاجِرِينَوَالْأَمْصَرِلَايُحَدَفُونَعَنْرَسُو‎ 
(NE Ga NG Gn sekeng Nakmas 


LA 
2 9r 


AKS s biis Ei late ja Kala sae رول ال صل‎ 
JENIS pasina Aa a ES ALS SAN AN JAE AN 
ا‎ BI حَدِيثِ‎ gala ga yaah GN je لاله‎ 23 
asa NN TN رسو‎ rh 65 
a NG NR a Nah 


NG 


La 


LA عَى ما أَقُو لبس طت كم‎ y pané 


A 


1906. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah menceritakan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Sa'id bin Al Musayyab dan 
Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; 
"Sesunggungnya kalian telah mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling 
banyak menyampaikan hadits dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan kalian juga 
mengatakan tentang sahabat Muhajirin dan Anshar yang menyampaikan hadits dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan tidak sebanyak yang disampaikan oleh Abu 
Hurairah. Sungguh saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin mereka disibukkan dengan 
berdagang di pasar-pasar sedangkan aku selalu mendampingi (mulazamah) Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan perutku hanya terisi makanan pokok sehingga 
aku hadir saat mereka tidak hadir dan aku dapat menghafal hadits ketika mereka lupa. 
Sedangkan saudara-saudaraku dari kalangan Anshar mereka disibukkan dengan pekerjaan 
mereka dalam mengurus harta mereka sedangkan aku saat itu adalah salah satu orang 
miskin dari kalangan orang-orang miskin Ahlush Shuffah sehingga aku dapat mengingat 
hadits saat mereka lupa, dan sungguh Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah bersabda 
dalam suatu hadits yang Beliau sampaikan kepadaku yaitu: "Tidaklah seseorang menggelar 
kainnya hingga aku selesaikan sabdaku ini diatas kainnya itu lalu dia menampung dan 
mengambilnya kembali melainkan dia akan dapat menjaga (menghafal dan memahami) apa 
yang aku sabdakan". Maka aku menggelar kainku yang bermotif (bergaris) hingga ketika 
Beliau telah menyelesaikan sabda Belliau aku ambil kain tersebut lalu aku peluk di dadaku. 
Maka setelah itu tidaklah aku lupa sedikitpun dari sabda-sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ". 


27A 9 


; كوم جه r MIs a)‏ کا ر Kant‏ 2 
NINA a‏ ر سول اله صل NSA gua‏ 
GEGE‏ = 3 حی رسو 5 a‏ بییی ور ب 3 ع 
LA‏ 


A 24 و‎ - 
4fl & NE ر 2 213 ديج ع‎ 2, Ata zen - -25 و‎ + NAAN 
هويتنرّلات‎ SI 2 الانصًارمالافاقيملكنصَفمًاليوًا‎ 3S Gl ENE 
TE NP sia AAA Ya Pan ga NANG aa an 
J655 فيه ن‎ yaa جه يني ذل هل‎ ses Jas J8 57 BLZ 


Serr WA AAN GANGGA MG < Laf. E. aN SANAM A 
ENKELE من قال َتَابَعَ الغدوٌ‎ saih ن فان‎ Ea سوق قيّنقا ج قال فغدا‎ 


PA 
PA 7 W 
. 


A 4 As Ato LUAS رر مده دي‎ AA AAS < a 
َرَو جك قال َعَم قَالَوَمَنْقَالَامَرَأَةَمِنَالآنَصَارٍ‎ ka pah Sa فقا ل ر سول الله صل‎ PALA 
as 5 سَلْمَأْوَلِمَوَ‎ MIN Jo baa NA NG ذهب‎ ai کم سفت قالز هو اة من هب أو دو‎ 18 


1907. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin "Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari kakeknya berkata: 'Abdurrahman bin 'Auf 
radliallahu 'anhu berkata, ketika kami sampai di Madinah: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mempersaudarakan antara aku dengan Saad bin ar-Rabi', lalu Saad bin ar-Rabi' 
berkata: "Aku adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, maka aku beri separuh 
hartaku untukmu, kemudian lihatlah diantara kedua isteriku siapa yang engkau suka nanti 
akan aku ceraikan untukmu, jika ia telah halal maka nikahilah". Perawi berkata; "Maka 
'Abdurrahman berkata kepadanya, "Aku tidak membutuhkan itu. Begini saja, apakah ada 
pasar yang sedang berlangsung transaksi jual beli saat ini?" Sa'ad menjawab: "Pasar 
Oainuga'". Perawi berkata: "Lalu Abdur Rahman pergi kesana, ia membawa keju dan minyak 
samin. Perawi berkata lagi: "Dia melakukan hal itu pada hari-hari berikutnya. 'Abdurrahman 
tetap berdagang disana hingga akhirnya ia datang dengan mengenakan pakaian yang bagus 
dan penuh aroma wewangian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 
"Apakah engkau sudah menikah?" Dia menjawab, "Ya, sudah". Lalu beliau bertanya lagi: 
"Dengan siapa?" Dia menjawab, "Dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: 
"Dengan mahar apa engkau melakukan akad nikah?" Dia menjawab: "Dengan perhiasan 
sebiji emas, atau sebiji emas". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: 
"Adakanlah walimah (resepsi) walau hanya dengan seekor kambing". 


و و 


» 5 5 2 Z ر ر و ر‎ A Pd BANA ٠ و وو‎ N ر‎ 
A Pa 2 LA. AKA 6 BA Ea 4? A Ea A 426 Fa 
Z ب‎ Z 
- SK 


g a7 A a‏ ےک اوہ PAS Z 22 Pa Kabag‏ ار ر 
Naas S ka sale KRI‏ بيع BLE GELAS‏ 


7 a .عماس‎ AG Pane wg PA کر‎ - A 2 ANG 2 
جك قال ارك اهلكف أْهَلِكَوَمَالِكَدْلُونْعَلُ‎ A JASA س‎ IIS, A2 
AGAN 3 Op ES Fa Jalan SB السّوقَقَمَارَجَمَ حى ان سَتَفْضَل أقطاو‎ 


A م‎ GL 0> Ae AE E ر‎ ng 5 Ta و‎ KE 
bas ALS BNI يا رَس‎ Jaa AA aa Jo ada Jadi ge bya Se AE 
sa 3 SK ITE B3 INE I NNE AAA 


.. 
pg P 


1908. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata, 
"Abdurrahman bin 'Auf radliallahu 'anhu tiba di Madinah, lalu Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam mempersaudarakannya dengan Saad bin Ar-Rabi' Al Anshariy. Saat itu Sa'ad adalah 
seorang yang kaya, lalu dia berkata, kepada "Abdurrahman: "Aku akan membagi untukmu 
separuh dari hartaku dan menikahkanmu (dengan salah seorang dari isteriku) " 
'Abdurrahman berkata: "Semoga Allah memberkahimu dalam keluarga dan hartamu. Bagiku 
darimu cukup tunjukkanlah pasar kepadaku". Maka dia tidak kembali melainkan pergi ke 
pasar dengan membawa keju dan minyak samin lalu membawa keuntungannya untuk 
keluarganya lalu tinggal sejenak atau sesuai apa yang Allah kehendaki. Kemudian dia datang 
dengan baju yang penuh arama wewangian. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya 
kepadanya: "Apakah engkau sudah menikah?" Dia menjawab: "Ya, aku sudah menikah 
dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: "Dengan mahar apa engkau 
melakukan akad nikah?" Dia menjawab: "Dengan perhiasan sebiji emas, atau sebiji emas". 
Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Adakanlah walimah walau 
dengan seekor kambing". 


IM 


4 EAN IG ae.» PA رو‎ GG 5 و‎ PEPI 
رضي اله‎ EGA مرو‎ AAA UN at عبد الله‎ SAS 


ada 0<2 


SEA NE RUPA ANN ai tel PN‏ افيه َكَرَت لبش 


MEA GA مَوَاسِم‎ AI sa Yai PSN AS 
1909. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma berkata: ""Ukazh, 
Majannah dan Dzul Majaz adalah nama-nama pasar di zaman Jahiliyyah. Ketika Islam datang 
mereka seakan-akan merasa berdosa bila tetap berdagang di pasar-pasar tersebut. Maka 
turunlah firman Allah Ta'ala QS Al Baqarah ayat 198 yang artinya: (“Tidak ada dosa bagi 
kalian jika mencari karunia rezegi Rabb kalian....."). Ini dilakukan selama musim hajji, 
menurut pendapat Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma. 


Bab: Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, dan antara keduanya ada 
perkara yang syubhat 


PAN an LAS ANE KAN NA BAKEN Sia I 
PEN El AN داعب عبد‎ selasa P ونث لي صلا‎ ATES 
EEE E sie AN ANA SIG MEN DANA 
? BALE SAN TIRE IH EIN SA MEA 
AGAN EA É EN AAS Tas sa sa الله‎ ea 


KASN AN YAN Ta sa SAN ÉÉN رضي اَن قال‎ ME KAN 


N 


KAN 


DN 


aa AJ ر‎ ag AGI ک اکم کر‎ A 


Jasa‏ أن يو ali a‏ وَالْمَعَاصي جمى AAN‏ مَنَيَرَكَمْ حَوَلَالْحِمَى يُوشكَأَنَيُوَاقِعَهُ 


A 


1910. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Ibnu 'Aun dari Asy-Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin 
Basyir radliallahu 'anhuma aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan 
diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan 
kepada kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dari Asy-Sa'biy 
berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami berkata, aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula 'Abdullah bin 
Muhammad dari Ibnu 'Uyainah dari Abu Farwah aku mendengar Asy-Sa'biy aku mendengar 
An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan 
dari Abu Farwah dari Asy-Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah 
bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga 
sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa 
yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah 
meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan 
perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. 
Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu 
dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut". 


Bab: Tafsir syubhat 


Se Né Se SEN HERAN ti NABA TAA 


< - 
8 A "i Pa 


tensi AE BEAN AN ALAN الحا رث رضي‎ aka ESL با ي‎ 


004 Pe 


feh sak SEA AE Ye LAN HÉ E 


La 


NAS ES EF‏ بها ي ِهَابٍ التَميِمِيَ 


1911. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Husain 
telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Abu Mulaikah dari 'Uqbah bin Al Harits 
radliallahu 'anhu bahwa ada seorang wanita kulit hitam datang dan mengaku bahwa dia 
pernah menyusui keduanya. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Maka Beliau berpaling dan tersenyum kepadanya seraya berkata: 
"Bagaimana lagi, sedangkan dia sudah mengatakannya". Saat itu yang menjadi mempelai 
puteri adalah anak perempuan Abu Ihab At-Taymiy. 


kisah Na AN Sena PANA ANA 


WA 6 2 w Raaka, و‎ s8, A 5 55 AT 


Naa 3 - 0 ورو‎ Pd 2 We 
KENING الت كان‎ 


A PA 


ANIS AAS EA AAA ی‎ 
LA Da 4, Pan + وم‎ 9 aa ع‎ 00 
PAI ARIS ka 54 Aa AA 


PA 
ه وب‎ 


AIA يلعل فر اشەققال رسو‎ ina اول‎ PER PA 
PAN ea NA ALA SA a pala sale 
بِعَتَبَةَفَمَارَ آها‎ ea A AIA حَتَجِبِي‎ AR 2 WAN dagang ARSA 


1912. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Oaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, 
'Utbah bin Abu Wagash berpesan kepada saudaranya Sa'ad bin Abu Wagash yang isinya 
'Anak laki-laki dari hamba sahaya Zam'ah adalah anakku maka ambillah. "Aisyah radliallahu 
'anha berkata: Ketika tahun Pembebasan Makkah, Sa'ad bin Abu Wagash mengambilnya, 
seraya berkata, Itu anak laki-laki saudaraku, yang ia berpesan kepadaku untuk mengambil 
anak ini. Maka 'Abd bin Zam'ah berdiri lalu berkata: Oh tidak, karena saudaraku dan anak 
laki-laki hamba sahaya ayahku dilahirkan di tempat tidurnya. Lalu keduanya mengadukan 
masalah ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, ini 
adalah anak saudaraku, yang saudaraku telah berpesan kepadaku untuk mengambilnya. Lalu 
'Abd bin Zam'ah berkata: "Saudaraku dan anak laki-laki dari hamba sahaya ayahku dilahirkan 
pada tempat tidurnya". Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Dia itu 
milikmu wahai 'Abd bin Zam'ah. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Anak 
itu milik pemilik kasur (suami) sedangkan lelaki pezina baginya adalah batu (dirajam). 
Kemudian Beliau berkata kepada Saudah binti Zam'ah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam: 
"Berhijablah engkau daripadanya wahai Saudah, yang demikian karena ada kemiripannya 
dengan 'Utbah". Maka anak laki-laki dari hamba sahaya Zam'ah itu tidak pernah melihat 
Saudah selama-lamanya hingga Saudah berjumpa dengan Allah. 


WERE 4 


Ata BAE gah NGE KENA AA شمه قال‎ SAS MI 
pi AA KA قال‎ Ai das الل عليه‎ Jo AN قال‎ s 


A 282 - 


KAN Pakan AH ا‎ Natar ADA KA ا‎ 
PNG BIS GELI لا اكل‎ ALAS sale Ad NS 


1913. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Abdullah bin Abu As-Safar dari Asy-Sya'by 
dari 'Adiy bin Hatim radliallahu 'anhu berkata: Aku bertanya kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam tentang anak panah yang mengenai hewan buruan, maka Beliau menjawab: "Jika 
panah itu mengenai hewan buruan dengan ujung besinya yang tajam maka makanlah dan 
jika terkena oleh bagian pinggirnya lalu hewan buruan itu mati maka janganlah kamu makan 
karena dia berarti bangkai karena tidak terbunuh dengan ujung panah yang tajam". Aku 
katakan: "Wahai Rasulullah, aku melepas anjing buruanku dengan mengucapkan basmalah 


lalu aku dapatkan ada anjing lain pada hewan buruan itu yang aku tidak membaca basmalah 
dan aku tidak tahu yang mana dari dua anjing itu yang membunuh hewan buruan itu". Maka 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jangan kamu makan, karena kamu membaca 
basmalah untuk anjingmu dan tidak untuk anjing yang lain". 


Bab: Perkara yang perlu dijauhi dari perkara syubhat 


IM 


aah اله‎ Jo NGANGEN رض‎ Ab yah AAA PENGEN SI han SS 


Ae BPN AS مدا‎ K3 Ns Seni 


57A 


EA Jgn ea baé‏ 7 يَهوَسَلَمَكَالَأَجِدُْكَمْرَةسَاقِطَعَلَفِرَائي 


1914. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Manshur dari Tholhah dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berjalan melewati buah-buah kurma yang jatuh, lalu Beliau berkata: "Seandainya 
kurma-kurma ini padanya tidak ada kewajiban shadagah (zakat) tentu aku sudah 
memakannya". Dan berkata, Hammam dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku menemukan kurma yang jatuh di atas tempat 
tidurku". 


Bab: Barangsiapa tidak melihat perkara yang syubhat 


PA 4 AE NG AA TKA, AAS NG 


r 


pe PES Ara a a gala‏ يحَاوَكَالَ 
51 باي NS KANG RI LE Lal‏ يح او ي CAN Cah En‏ 


1915. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Ibnu 
'Uyainah dari Az Zuhriy dari 'Abbad bin Tamim dari pamannya berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam diadukan tentang seorang laki-laki yang mendapatkan sesuatu yang nggak 
beres ketika sedang shalat, apakah aku harus memutuskan shalat atau melanjutkannya?" 
Maka Beliau bersabda: "Tidak, hingga dia mendengar suara atau tercium baunya". Dan 
berkata, Ibnu Abu Hafshah dari Az Zuhriy: "Tidak ada kewajiban berwudhu' kecuali bila 
engkau mencium bau atau mendengar suara". 


2 PEN CA AP PAN د عد دالو‎ DESA aa ARA: AAN SAS 


A 


أَبِيدِعَنَعَايِشَدَرَضِيَ AAL BEE BIA AS JUL BINA AN‏ ياڏگڙوا 
NG ASIA‏ صل Se KAA‏ 


1916. Telah menceritakan kepada saya Ahmad bin Al Migdam Al 'Ijliy telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin 'Abdurrahman Ath-Thofawiy telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha: Bahwa orang-orang berkata: 
"Wahai Rasululloh, ada suatu kaum yang mendatangi kami dengan daging yang kami tidak 


tahu apakah mereka menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebutlah nama Allah, lalu makanlah". 


Bab: Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, 
mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang 
berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada 
permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki." 


A 


ر همل ?22 84 ر هي سوم S SRA‏ 2 - 2 ل و سه 
حدثتاطلق بن بَنْغَنَام Sa E omai él CÉS‏ جابيد رضي Ks BEA‏ 

b AN SEAL السام عي عو تحمل‎ AAN la a E TA dai 
Káli pin a aeia PRENE ENARE 
1917. Telah menceritakan kepada kami Tholq bin Ghonnam telah menceritakan kepada kami 
Za'idah dari Hushain dari Salim berkata, telah menceritakan kepada saya Jabir radliallahu 
'anhu berkata: "Ketika kami sedang shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba- 
tiba datang rombongan dagang dari negeri Syam yang membawa makanan. Maka orang- 
orang melirik (dan berhamburan pergi) mendatangi rambongan tersebut, hingga tidak ada 
orang yang tersisa bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali hanya dua belas orang. 
Maka turunlah ayat ini (QS. Al Jumu'ah ayat 12) yang artinya.: ("Dan apabila mereka melihat 


perdagangan atau permainan, maka mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka 
meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri menyampaikan berkhuthbah". 


Bab: Orang yang tidak memperhatikan kehalalan masalah usaha 


Ae LA EN Ge 56 gi PNG pad Ms SAS SI SAS US 
ام‎ ANA IN ata ak AANS A AR EA NG kasak 


1918. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Magbariy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan datang suatu zaman pada manusia 
yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya apakah dari barang 
halal ataukah haram". 


Bab: Berniaga di daratan 


Ge د ع‎ -2 3 Fog - 5 22 NL وام و‎ 2 - karki, 
SES IN Na pa 


IM 


JA sg kra ALE SEN NISSAN ب ارقم رضي‎ EN a a) 


2 ر 2 چ 


بن يعقو a IKEA SA CA‏ بُمْمْصْعَبٍ 


FAME AN SNN en EA AN sas JUAL 
ANG ANE ala a PANAI AAA AN عل که ومول‎ 
luan NG TA SAK PPA ea PE NG $ 


1919. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij berkata, telah 
mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar dari Abu Al Minhal berkata: "Aku berdagang 
penukaran uang lalu aku bertanya kepada Zaid bin Arqam radliallahu 'anhu, maka dia 
berkata, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda". Dan diriwayatkan pula, 
telah menceritakan kepada saya Al Fadhal bin Ya'qub telah menceritakan kepada kami Al 
Hajjaj bin Muhamamd telah berkata, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin 
Dinar dan 'Amir bin Mush'ab bahwa keduanya mendengar Abu Al Minhal berkata; Aku 
bertanya kepada Al Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam tentang pertukaran uang, maka dia 
berkata: "Kami dahulu adalah para pedagang di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
dan kami pernah pula bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang 
pertukaran uang, maka Beliau bersabda: "Jika transaksi langsung (cash) tidak mengapa 
namun bila tunda (penangguhan di belakang) maka tidak boleh". 


Bab: Keluar untuk berniaga 


N A AN ge یاقا‎ aan a ESA KN 


P wi A 


2 
14 


NGANG کي يو دنهو‎ EL رضي‎ ALAN بن‎ Pe JÊNG pah AN َنَأَبَامُوسَى‎ Kai 


At 


15 SRI ida 2 KANG aya NAN gi 


PI 2 >£ PAN AKA ار‎ AN 5 ae 2.1 
NI NGA ASN akad GENK 3 SINGA sa PES Sui 


Pe 
eg 
- 


Felkai NG haig AAA a PAA Nagi 
اق يَعْنِي الَحُرُو ع ِل تِجَارَةٍ‎ GANGA yuli da sa مار شولا صلا‎ 


1920. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami Makhlad bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah 
mengabarkan kepada saya 'Atho' dari 'Ubaid bin 'Umair bahwa Abu Musa Al Anshariy 
meminta izin kepada 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu namun tidak diizinkan karena 
nampaknya dia sedang sibuk. Lalu Abu Musa kembali sedangkan 'Umar telah pula selesai 
dari pekerjaannya lalu dia berkata: "Tidakkah tadi aku mendengar suara 'Abdullah bin Oais?, 
Berilah izin kepadanya". Umar diberitahu bahwa Abu Musa telah pulang. Maka 'Umar 
memanggilnya, lalu Abu Musa berkata: "Kami diperintahkan hal yang demikian (kembali 
pulang bila salam minta izin tiga kali tidak dijawab) ". Maka dia berkata: "Berikanlah 
kepadaku alasan yang jelas tentang masalah ini". Maka Abu Musa pergi menemui majelis 
Kaum Anshar lalu dia bertanya kepada mereka. Kaum Anshar berkata: "Tidak ada yang 
menjadi saksi (mengetahui) perkara ini kecuali anak kecil kami yaitu Abu Sa'id Al Khudriy". 
Maka Abu Musa berangkat bersama Abu Sa'id Al Khudriy menemui "Umar, maka 'Umar 


YEN 


berkata: "Kenapa aku bisa tidak tahu urusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sungguh 
aku telah dilalaikan oleh hiruk pikik pasar". Maksudnya kegiatan berdagang. 


Bab: Berniaga di lautan 


2 ZA2 AG 


Na aan 
BEA SAN Adaa لاوک إت‎ E 


1921. Dan berkata, Al Laits telah menceritakan kepada saya Ja'far bin Rabi'ah dari 
'Abdurrahman bin Hurmuz dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa Beliau menceritakan tentang seorang dari Bani Isra'il yang pergi ke 
laut lalu menuunaikan hajatnya. Lalu dia menyebutkan hadits ini, telah menceritakan kepada 
saya 'Abdullah bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada saya Al Laits seperti hadits ini. 


Bab: Firman Allah "Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, 
mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang 
berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada 
permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki" 


eh 


An a aja NGENE dgan 
WEI, SAI ; hé LAPA NDES E 


1922. Telah menceritakan kepada saya Muhammad berkata, telah menceritakan kepada 
saya Muhammad bin Fudhail dari Hushain dari Salim bin Abu Al Ja'di dari Jabir radliallahu 
'anhu berkata: "Ketika kami sedang shalat Jum'at bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
tiba-tiba datang rambongan dagang. Maka orang-orang melirik (dan berhamburan pergi) 
kecuali hanya dua belas orang. Maka kemudian turunlah ayat ini (OS. Al Jumu'ah ayat 12) 
yang artinya.: ("Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, maka mereka 
bubar untuk menuju kepadanya dan mereka meninggalkan kamu ketika kamu sedang berdiri 
menyampaikan berkhuthbah". 


LG 
5 


PE‏ لای عر 


Bab: Firman Allah "...nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang 
baik-baik..." 


ng BAH Tn Der اىك‎ kasa ja asah 
aja Aa زص‎ LANG Jag JEN 1S A Log 3333 f SEE 


1923. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang isteri menginfagkan (bershadagah) 
makanan keluarganya yang tujuannya bukan mencari kerusakan maka baginya pahala dari 
apa yang diinfagkan itu dan begitu juga pahala bagi suaminya dari harta hasil usahanya itu. 
Dan begitu juga seorang penjaga gudang akan mendapatkan pahala tanpa dikurangi 
sedikitpun pahala masing-masingnya". 


As LG PN TA a م يعر‎ Lx ی‎ 2222 NG An ر ور و9271 ر‎ NAH 
EA Ge 5573 عن همام قال سيعت أبَاهرَ‎ pana E عبد الرّ زاق‎ JA LA AS 
2k اوو‎ DEG A g PAVA و و‎ 46 200 PLAN ر و ل ع “ار ياه‎ 2 Ns 2 
ela غور‎ ye Up المَرَأةمِنَ كسب رَو‎ AR a عَنَالتَبِيَ صل الله عليه و‎ 
1924. Telah menceritakan kepada saya Yahya bin Ja'far telah menceritakan kepada kami 
'Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Hammam berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang isteri menginfagkan 
(bershadagah) harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya maka bagi suaminya 
separuh pahalanya." 


Bab: Barangsiapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya 
pa TA ر ميم ده و ر تيمرو عو يان ور ؟ دور‎ - hp رمك‎ ka ر روو‎ 


4 و 2 KAI LG PA‏ 2 ا و یک ر AN‏ و و ف ورد 2“ 
آذ بن مَالِكِرَضِيَ NGAEN‏ سيعت AN yan‏ الله PANAS AA yA Ga ya‏ 
so 2‏ 56 رع D‏ & 0 1 

kesaha NY ردقأو‎ 

1925. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'gub AL Karmaniy telah 

menceritakan kepada kami Hassan telah menceritakan kepada kami Yunus berkata, 

Muhammad, dia adalah Az Zuhriy dari Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata: Aku 

mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa ang ingin diluaskan 

rezeginya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya hendaklah dia 
menyambung silaturrahim”. 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam membeli dengan cara tempo 


ÊNGG AA Ae قال گر‎ Jai NAH a DA ya IR SAS 


{q 2 دل 2460 7 مومه‎ A ا‎ KA pa 

DA Ab SENI AA Jo Ga EA السو دعن عاش هرضي‎ yaaa US 
< 2 

se‏ 3 أجَلِوَرَهََهُدِرَعَامِنَ حَدِيدٍ 


1926. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: Kami membicarakan 
tentang gadai dalam jual beli kredit (Salam) di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah 
menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada 
waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. 


NN AA SA Mera 
TAMA 3 Se EGA ایی‎ AA Sa Si pd ad Si baal 
2233 saka pal WANA اَي‎ Aga ANNA, 


A P 


- Pa 
2 


AL‏ ودی وَأَحَدَمِنَهُسَعِيلأَهِْوِوَلَكَرمَعِعَتُهُ KA Kas TS Sana‏ توفلا 
uz 2 - PA A an Bin a IA‏ ا kals‏ 2 
a Pp oglasa‏ ا a‏ 


1927. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam 
telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas. Dan diriwayatkan pula, telah 
menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab telah menceritakan 
kepada kami Asbath Abu Al Yasa' Al Bashriy telah menceritakan kepada kami Hisyam Ad- 
Dastawa'iy dari Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa dia pernah di sore hari bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan hidangan rati terbuat dari gandum dan sayur yang 
sudah basi. Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi Beliau 
kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan di Madinah lalu dengan itu Beliau 
mendapatkan gandum untuk keluarga Beliau. Dan sungguh aku mendengar Beliau bersabda: 
"Tidaklah ada satu malampun yang berlalu pada keluarga Muhammad dimana ada satu sha' 
dari gandum atau satu sha' rati". Padahal Beliau memelilki sembilan isteri. 


Bab: Usaha dan kerja seseorang dengan tangannya 


r 


A "0 As 7 aaa NG د رم 2 4 م‎ (SL ٤ Ea - 
D. NA PEDIA pin عبد الله قال‎ AH 


ea KE EI abah بكر‎ ASEAN SINGA ابر أَمَعَابِسَدَرَضِيَ‎ 
ف ا‎ P = 
Sapan Kat المُسَلِمِينَفَسيا كَل‎ A EL JAS Pp Ea SI 


1928. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada saya Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepada 
saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah Radliallahu 'anha berkata: Ketika Abu Bakar Sh- 
Shiddig diangkat menjadi khalifah ia berkata: "Kaumku telah mengetahui bahwa 
pekerjaanku mencari nafkah tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, 
semenrtara aku juga disibukkan dengan urusan kaum muslimin. Maka keluarga Abu Bakar 
akan makan dari harta yang aku usahakan ini sedangkan dia juga bersungguh bekerja untuk 
urusan Kaum Muslimin. 


Ie K8,‏ ري عد الله ۶ 4 > ع “X4 azs Pa Pa E‏ م 
حَدَدْنِي محمد حدثتاعَبّدا bas AOA LA ANTA‏ أب KAMI PA AN‏ 


7-4 


« 2 Z 2 9e و ر رت‎ m - RA 12 
A NG GRI da sa KANAN AE Peng ABA Ke عَايشة رضي ال فنا‎ 
Kena pe alim MUA ALAN PS Tas َرَوَا‎ 


1929. Telah menceritakan kepada saya Muhammad telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada saya Abu Al Aswad dari 'Urwah berkata,, 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Para 
sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah para pekerja yang pada suatu hari 
mereka hadir ke masjid dalam keadaan lusuh dan kotor sehingga dikatakan kepada mereka 
seandainya kalian mandi lebih dahulu". Hammam meriwayatkan dari Hisyam dari bapaknya 
dari "Aisyah radliallahu 'anha. 


9 04 Pa Dug 2 2 1212 0 Pa 2 2 2x9 - 
ضِي الله‎ - PARAS AA یوس عن فور‎ a a 


gsdis A 


PARA 


EA Gi as aké Mara an dayanya 
مِنْعَمَليدِه‎ NGA AE 237 SANG 


1930. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
'Isa bin Yunus dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Migdam radliallahu 'anhu dari 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang yang memakan satu 
makananpun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya 
Nabi Allah Daud AS memakan makanan dari hasil usahanya sendiri". 


as‏ 3 نمو س حد KAS GENAH‏ ار تام a‏ ميو دتا بُو هر يره ع 
saie} Nyo Ape‏ سام HA Juta LI‏ گانَلا ا ajat a NG‏ 


1931. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami 
'Abdur Razzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih telah 
menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Bahwa Nabi Allah Daud AS tidak memakan makanan kecuali hasil 
usahanya sendiri". 


BEI Ega MEN EME JS SENSASI Pin 
SAN REE PAES Ma EL PIPA 5 


LA LA 


a 223‏ روح Ara as ESAR ya‏ و رو مر و 


1932. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid sahayanya 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa 
dia mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: "Sungguh, seorang dari kalian yang 
memanggul kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia 
meminta kepada orang lain, baik orang lain itu memberinya atau menolaknya". 


35 in Sea SN 2 2zi د‎ k, د وو 4 و‎ Ar AA 
بور بن العو ام رضي الله‎ NGE 20117253 PENS کي‎ SN A بن‎ pa Usa 


LSN la gal LAN SANI 


1933. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Waki' telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Az Zubair bin 
Al 'Awam radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sungguh 
seseorang dari kalian yang mengambil talinya". 


Bab: Kemudahan dan kemurahan dalam jual beli, dan barangsiapa meminta hak, 
maka hendaklah ia memintanya dengan tetap menjaga harga diri 


AE AN بن مرف قال حَدَدْنِي مُحَمَّدُ بنا‎ PALA AE NAS عياش‎ HE 
ISI SEE AN 5 NG ka saé Par Ae an LEAN Ge NE بن‎ 


Hariss 


1934. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Abu 
Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad 
bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika 
membeli dan juga orang yang meminta haknya". 


Bab: Memberi tangguh kepada orang yang berkecukupan 


Eral SAS erna ni 2. ھر ,2 ۾@‎ A 5A WADAH 
يَفْهَرَ ضيّ‎ NA ربعي 3 اش‎ NE : keke ASAM KAS 


0 
Z 


\ Jg 5 pan Jae NE ka pas AE DI NGING دن‎ 


SAT SENA ea‏ أن يُنَطِمُوا واو زوا کک 


KARAK NARA | DK 1 PAN AN (es م‎ g% ÉLU NG ga aké Mr 


r‏ عو 
r 2‏ 


aa a AN عو عن عند ليدع رمي‎ AE gal IA Me 
a سر وَأَكجَاوَ‎ PANG ga ane La RIS 3 PA 


1935. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur bahwa Rib'iy bin Hirasy menceritakan 
kepadanya bahwa Hudzaiah radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya dan berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Para Malaikat akan mendatangi ruh seseorang dari 
orang-orang sebelum kalian (saat menjelang ajalnya) lalu bertanya: "Apakah kamu pernah 
berbuat suatu kebaikan?" Orang itu menjawab: "Aku dahulu memerintahkan para 
pembantuku untuk memneri tangguh dan menagih orang-orang yang memeliki kelapangan". 
Dia berkata, Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maka orang-orang itu memenuhi 
kewajibannya". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: dan berkata, Abu Malik dari Rib'iy: "Aku 
biasa memudahkan urusan orang yang sedang mmiliki kelapangan dan memberi waktu bagi 
yang sedang kesulitan". Dan Hadits ini dikuatkan pula oleh Syu'bah dari 'Abdul Malik dari 
Rab'iy. Dan berkata, Abu 'Awanah dari 'Abdul Malik dari Rib'iy: "Aku memberi waktu untuk 
orang ang sedang memiliki kemudahan dan menagih untuk orang yang sedang kesulitan". 


Dan berkata, Nu'aim bin Abu Hind dari Rab'iy: "Maka aku menerima dari yang sedang 
memiliki kemudahan dan menagih dari orang yang sedang kesulitan". 


Bab: Memberi tangguh kepada orang yang kesulitan 


BE Él AN a NSS E Iis, Aa SARA 


P 


é £ 


A 7 -a ار ور وہ 29 و اور‎ LAS 
SS SENA يَهِوَسَلَّمَكَالَ كَانَكًا جد‎ AAA التي صَلَ الل‎ TES 
KLÁN S É 2213 Era انها‎ jas PENETAN 

1936. Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Az Zubaidiy dari Az Zuhriy dari 
'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang pedagang yang memberi pinjaman 
kepada manusia sehingga jika ia melihat mereka dalam kesulitan dia berkata, kepada para 


pembantunya: "Berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan semoga Allah 
memudahkan urusan kita. Maka kemudianAllah memudahkan urusan pedagang tersebut". 


Bab: Jika dua orang yang bertransaksi berlaku terus terang dan tidak menutupi 


CHOPERA 5% لحيل عن‎ gi 235 PE Sep 32 دا‎ 
Gss مَالََ‎ dh oka ka ga ea Jeje 


N 
N 
ا‎ 
1 
> 
Ca 
N 
A. 
x 
Na 


U SS کر‎ 2% AA DEFE هما‎ 33, 3 maa Kao bz EAT 
1937. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Qatadah dari Shalih Abu AL Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits yang 
dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar 
(pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum 
berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan 
menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila 
menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". 


Bab: Menjual kurma dengan campuran 


pd A 2 


SAR DES قال‎ Pa GE AA Sg 4 Asas 


SAN La saé Par AA ع‎ Lané opa ÉS و‎ 4 Pes المعو وه‎ 
PAN La 


1938. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban 
dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Sa'id radliallahu "anhu berkata: "Kami diberikan kurma 
yang bercampur (antara yang baik dan yang jelek) dan kami menjual dua sha' dengan satu 


sha". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh menjual dua sha' 
dibayar satu sha' dan dua dirham dengan satu dirham". 


Bab: Penjelasan tentang penjual daging dan penjagal 


E Jaa erat Kereta uga PERAN 
d3 =) عمش ل حَدذْنِي شقيقعنا ي مَسَعُودٍ‎ Jl Te حد‎ 


z 


A 2 


SENI BALA SIS sa JANG aa AN S3 Apa 


Ea 


A 
LA r 


A Z 2 PA 2 Kn, & رار‎ 
JW جل‎ pas GAL Seni حامس‎ gl ga AN صلی‎ Gadi 
VIBE AE إن شىك‎ ANA ANA ARAH A BASU SA Les A 


1939. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, telah menceritakan kepadaku 
Syagig dari Abu Mas'ud berkata: "Ada seorang Anshar yang biasa dipanggil dengan Abu 
Syu'aib datang dan berkata, kepada seorang pembantunya yang tukang jagal: "Buatkan aku 
makanan untuk lima orang, karena aku ingin mengundang Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
sebagai tamu kelimaku. Sungguh aku melihat rasa lapar dari raut muka Beliau". Lalu ia 
mengundang mereka, kemudian datanglah seseorang bersama mereka, lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: "Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, jika engkau mau 
mengizinkan maka izinkanlah dan jika engkau ingin agar dia pulang maka ia akan pulang". 
Lalu Abu Syu'aib berkata: "Iya, bahkan aku telah mengizinkannya". 


Bab: Sesuatu yang dapat membatalkan, kebohongan dan tindakan 
menyembunyikan dalam jual beli 


SI PISA 53 JAG Ear NGE KAA SAS BEA IK Sis 


NE AI kado سكم قال ابم‎ el NGA َو‎ PELAN بن حرام رضي‎ SE 


r IM 


PP Sa AAS Kesal, قَالَحَتَّى يَتَمَرَكَاكَإنصَدَكَاوَبَيَنَابُو‎ 


e 
A 


1940. Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 
'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan 
untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau 
sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat 
dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat 
dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". 


Bab: Firman Allah "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 
dengan berlipat ganda..." 


yaa NISN ET PES Si 


BEDARD ON ANG قال ليتع‎ 


Z 


1941. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Magbariy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sungguh pasti akan datang suatu jaman 
pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya 
apakah dari barang halal ataukah haram". 


Bab: Pemakan riba, saksi dan penulisnya, 


PENA LE AN IE ا مور‎ ea E an E oten ane 
3 : sala SK LEN bo b ENG BANI AGENG GEN peja 
PANGAN Asma 


1942. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bion Basysyar telah menceritakan 
kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur dari Abu Adh- 
Dhuha dari Masrug dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Ketika turun ayat-ayat terakhir 
dari surah Al Bagarah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima ayat-ayat tersebut ketika 
sedang berada di masjid maka kemudian Beliau mengharamkan jual beli didalam masjid". 


ját gii e gi A E ليع َل اكير ا‎ Joxe 
NGA PENA LK NANG NG NG AENG LA SEAL 
فل كلما‎ NG موك‎ a KANG NA را‎ PRK Ae A) 
كل اليم يا‎ a KG AIA KN ما‎ ah في فيه بِحَجَرِ‎ AI RAL 


1943. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Samrah bin Jundub 
radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada suatu malam aku 
bermimpi dua orang menemuiku lalu keduanya membawa aku keluar menuju tanah suci. 
Kemudian kami berangkat hingga tiba di suatu sungai yang airnya dari darah. Disana ada 
seorang yang berdiri di tengah sungai dan satu orang lagi berada (di tepinya) memegang 
batu. Maka laki-laki yang berada di tengah sungai menghampirinya dan setiap kali dia 
hendak keluar dari sungai maka laki-laki yang memegang batu melemparnya dengan batu 
kearah mulutnya hingga dia kembali ke tempatnya semula di tengah sungai dan terjadilah 
seterusnya yang setiap dia hendak keluar dari sungai, akan dilempar dengan batu sehingga 


kembali ke tempatnya semula. Aku bertanya: "Apa maksudnya ini?" Maka orang yang aku 
lihat dalam mimpiku itu berkata: "Orang yang kamu lihat dalam sungai adalah pemakan 
riba'". 


Bab: Orang yang memberi makan riba 


< 


Go 5‏ > عه 
Kes‏ ر عَبّداححَامافسألته 

a ya A 29 2124% at‏ لس عر د 2 NA WE Ñ‏ لھ ر 

2a AANS AL A نمام‎ T- 

pem 

1944. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 

Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah berkata, aku melihat bapakku membeli seorang budak 

sebagai tukang bekam lalu aku tanyakan kepadanya maka dia berkata, Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) anjing, darah dan melarang orang 


yang membuat tato dan yang minta ditato dan pemakan riba' dan yang meminjam riba serta 
melaknat pembuat patung". 


5 


m a Was 


gxi 


Bab: Firman Allah "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah . Dan Allah 
tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa" 


7 2 AZ 2 2 A 5 
BAN AN. قال اين‎ AT, EMS Pe 
لعزت نوكه للك قتسف لبر كز‎ jg Sangka sala SISA صل‎ NG sa a 


1945. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Ibnu Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sumpah itu 
melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barakah". 


Bab: Sumpah yang makruh dalam jual beli 


BERI 26 a SANG AH PA E Sa 


EL TUNG, bath Las Ag A Bina “an A 
a MGG AA Ka AN AN El EREA و‎ 


1946. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Al 'Awwam dari Ibrahim bin 'Abdurrahman 
dari 'Abdullah bin Abi Aufa radliallahu 'anhu bahwa ada seseorang menyiapkan barang 
dagangan dipasar, lalu ia bersumpah atas nama Allah, sesungguhnya ia telah memberikan 
barang tersebut dengan apa yang tidak ada padanya kepada seseorang dari kaum muslimin, 
lalu turunlah ayat: ("Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan 
sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit"). (QS Al 'Imran: 77). 


Bab: Tukang sepuh 


PA - 
رالا‎ 


Gita LS GEA KANAN Pee o 
383 aorta گات ي قار‎ TNI pe sa - 


P 


Pa a? 2 2 gh Z 


س NET 24, 2 9 A 25 2 AAN‏ و A‏ و عور 2 رم م 0 
te SAR AAA -‏ 9- و وو GAS ? Tx‏ 
Ns Tu “NE‏ اکان کی کیا تر كل تی EPE‏ 


LA 
- 


MA HAN Nga 
1947. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada 
saya 'Ali bin Husain bahwa Husain bin "Ali radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya 
bahwa "Ali Alaihissalam berkata: "Aku memiliki unta yang bagus dari bagianku hasil 
ghonimah (rampasan perang) yang diberikan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari 
jatah seperlima. Ketika aku hendak menikahi Fathimah binti Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam aku menyuruh seorang laki-laki sebagai pembuat emas dari suku Bani Oainuga 
agar berkeliling bersamaku. Maka kami datang dengan membawa wewangian dari daun 
idzkhir dan aku tukar dengan emas lalu aku gunakan sebagai mahar dalam pesta 
perkawinanku". 


KLU es ol ka Kep EM PN ESA BA WAS 


قال 


SISA peng Sa aa SI ag NG a ga Ke MI gi 
SANA AN SU Kae KAN ALAN SAN EA 
Jain Ka ANIS بيو‎ SEA a AH 


Kia E tê Ia NAGA ji 5 JING AS SAN as lg 3 
SEE 

1948. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Khalid bin 
'Abdullah dari Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kota 
Makkah, maka tidak dihalalkan buat seorangpun sebelum dan tidak dihalalkan pula buat 
seorangpun susudahku. Sesungguhnya pernah dihalalkan buatku sesaat dalam suatu hari. 
Bumi Makkah tidak boleh disingkirkan durinya dan tidak boleh ditebang pohonnya dan tidak 
boleh diburu hewan buruannya dan tidak ditemukan satupun barang temuan kecuali harus 
dikembalikan kepada yng mengenalnya (pemiliknya) ". Berkata, 'Abbas bin 'Abdul 
Muththolib: "Kecuali pohon idzkhir (pohon yang harum baunya) yang berguna untuk proses 
pembutan emas dan wewangian di atap-atap rumah kami. Maka Beliau bersabda: "Ya, 


kecuali pohon idzkhir". Lalu "Ikrimah: "Apakah kamu mengerti yang dimaksud dengan 
dilarang memburu binatang buruan? Yaitu mengusirnya dari tempat tinggalnya dan kamu 


jadikan untuk persinggahan". Berkata, 'Abdul Wahhab dari Khalid: "Idkhir, Untuk wewangain 
pengerjaan pembuatan emas kami dan Kubur-Kubur kami". 


Bab: Penjelasan tentang tukang gigi dan besi 


DE AE BAN LE عَنْشْعْبَةٌعَنَ اا‎ NAS a رو‎ 


A A 


Dk NGING Jal 505 AN TEJ GELAS حَبَا بِكَالَ‎ 


e ANGE ا ورور‎ > e و‎ 72 
يا‎ um ss nga KIP kena, NG 


Pd 7 Pd 


P Kate Pe‏ با اتتا و قال لو کین مال ووا 
LA 5‏ 


ea NI 

1949. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu 'Adiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq dari 
Khabbab berkata: "Pada masa Jahiliyyah aku adalah seorang tukang besi dan emas dan Al 
'Ash bin Wa'il pernah punya hutang kepadaku lalu aku datang menemuinya untuk 
menagihnya. Dia berkata: "Aku tidak akan bayar kecuali kamu mau mengingkari (kufur) 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam ". Aku katakan: "Aku tidak akan kufur sampai kamu 
dimatikan oleh Allah Ta'ala lalu kamu dibangkitkan. Dia berkata: "Biarkanlah aku sampai aku 
mati lalu dibangkitkan dan aku diberikan harta dan anak lalu aku bayar hutangku 
kepadamu". Maka turunlah OS Maryam ayat 49 yang artinya: (" Maka apakah kamu telah 
melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan: "Pasti Aku akan diberi 
harta dan anak". Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi 
Tuhan yang Maha Pemurah?"). 


Bab: Penjelasan tentang tukang jahit 
Gan امهم‎ > 4 Aa T ےو ماس م‎ 159, 
e عَنَإِسَحَاقَ‎ ÊNGG AH Ia gn NYANG 
aT PADA ZA 2 814 ادام‎ NGE G Aap او‎ - 
اا مالك‎ KAA AN AN PERAS KA رضي‎ 
aa ejaan 2200 MA PADANG 
ML Age EAA و‎ DANA د‎ PA 74 ANG “12 PPA YAA 
BE TEA AAN sa aa AA KEATAS A 
AA و‎ WA 
A63 ISI 
1950. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ishag bin 'Abdullah bin Abu Tholhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik 
radliallahu "anhu berkata: "Ada seorang tukang jahit yang mengundang makan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dengan makanan yang dibuatnya sendiri". Anas bin Malik 
berkata: "Maka aku ikut pergi bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menghadiri 


undangan jamuan makan tersebut. Maka disuguhkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam roti, sayur sop berisi labu dan daging asin yang sudah dikeringkan. Aku melihat 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencari-cari labu tersebut dari pinggir-pinggir baskom. 
Beliau berkata: " Sejak hari itu aku selalu suka dengan labu". 


Bab: Penjelasan tentang tukang tenun 


PA سَهُلَ‎ HAN AI SRA 3 PE AS 
ag PERAN هي‎ LATEN en IN TES SA 


(IA asa: : KE PELAN ESA اه يدجت هزو‎ Pe 
لت مله‎ SI get سول الها‎ PE AA EA sk فَحَرَجَ‎ 
قال الو مما حستكت سالتهاإ اذد‎ IA Jae SÊ Na da ale 


A 


D, ر‎ ANG 0 1Z 2 Bini A A a ع و ر‎ 
P مني يماسو‎ o uá قال الو جلو‎ SA lea 
waé 


1951. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin 'Abdurrahman dari Abu Hazim berkata, aku mendengar Sahal bin Sa'ad radliallahu 
'anhu berkata: Ada seorang wanita mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
membawa burdah. (Sahal) berkata: "Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan burdah?" 
Dikatakan kepadanya lalu dia mengatakan: "Ya benar, itu adalah kain selimut yang 
pinggirnya berjahit?" Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, aku menjahitnya dengan 
tanganku sendiri, dan aku membuatnya untuk memakaikannya kepada anda". Maka Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam mengambilnya karena Beliau memerlukannya. Kemudian Beliau 
menemui kami dengan mengenakan kain tersebut. Kemudian ada seseorang dari suatu 
kaum yang berkata: "Wahai Rasulullah, pakaikanlah kain itu untukku". Beliau menawab: 
"Ya". lalui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk dalam suatu majelis lalu kembali dan 
melipat kain tersebut kemudian memberikannya kepada orang itu. Orang-orang berkata, 
kepada orang itu: "Tidak baik apa yang telah kamu minta kepada Beliau. Bukankah kamu 
tahu bahwa Beliau tidak akan menolak (permintaan orang). Maka orang itu menjawab: 
"Demi Allah, sungguh aku tidak memintanya melainkan untuk aku jadikan sebagai kain 
kafanku pada hari kematianku". Sahal berkata: "Akhirnya memang kain itu yang jadi kain 
kafannya". 


Bab: Penjelasan tentang tukang kayu 


ق در Aaz‏ - { 2127 و PEA‏ 
SA‏ ةب سوي NE SAS‏ يز َنأ ي حازم قالاق ر جال HAN‏ بسر يشالو HE‏ 


A ANE TA AER MRETI A2 Da pa SA‏ غْلَامَكِ 


Z 


GAK ANENG AAS AG EL NG AN Aa AN 
ak kb hp AG. AG a MAL SA رسكت لسو ل‎ 


1952. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
'Abdul "Aziz dari Abu Hazim berkata, bahwa ada orang-orang mendatangi Sahal bin Sa'ad lalu 
bertanya tentang mimbar? Maka dia (Sahal) berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengutus orang untuk menemui seorang wanita yang namanya sudah disebutkan oleh 
Sahal, lalu berkata: "Perintahkanlah anakmu yang tukang kayu itu untuk membuat mimbar 
bertangga yang aku jadikan tempat duduk saat aku berbicara dengan orang banyak". 
Kemudian wanita itu memerintahkan anaknya membuat mimbar yang terbuat dari batang 
kayu pohon hutan. Setelah minbar itu jadi, diberikan kepada wanita tersebut. Lalu wanita 
tersebut mengirimnya untuk Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, Maka beliau 
perintahkan orang untuk meletakkan mimbar tersebut dan beliau pergunakan untuk duduk. 


AAA EL NR LE SAS‏ بعد اهرضي العم ماق 


baé NGA لك‎ Jas (PNP Chat yua AE gan EM as Ngga AN 


A 


LANSIA 3G‏ صل KEN‏ يوسم 
“da KE‏ حت الهاي گا e‏ ا 


0 


Pa 4 G Pa‏ < 03 و ص 
KG SEL 2 2 - id SMa ii a2 17% 2 MANG Sa Sean gadis‏ 
A‏ 
لما SME‏ 
A A‏ 


1953. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid bin Ayman dari bapaknya dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa ada 
seorang wanita kaum Anshar berkata, kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: 
"Tidakah sebaiknya aku buatkan sesuatu yang bisa baginda pergunakan untuk karena aku 
punya anak yang pekerjaannya sebagai tukang kayu?" Beliau menjawab: "Silakan bila kamu 
kehendaki". Sahal berkata: "Maka wanita itu membuatkan mimbar. Ketika hari Jum'at Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam duduk diatas mimbar yang telah dibuat tersebut. Lalu batang 
pohon kurma yang biasanya beliau berkhathbah di atasnya berteriak hingga hampir-hampir 
batang pohon itu terbelah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam turun menghampiri 
batang kayu tersebut lalu memegang dan memeluknya hingga akhirnya batang kayu 
tersebut merintih dengan perlahan seperti bayi hingga akhirnya berhenti dan menjadi 
tenang. Beliau berkata: "Batang kayu itu menangis karena dzikir yang pernah didengarnya ". 


CRZ 


SARANG í NGA IE JI 


Bab: Imam membeli kebutuhannya sendiri 


KAN en AN EP IE PRE SAS IA 5 PAS يُوسُفُبَنْعِيسَى‎ (SS 
هَتَدُدِرَحَهُ‎ aaa iya ka 54 SENAI اشُرََى رَسُو‎ UE 5 
1954. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan 
dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi 

Beliau". 


Bab: Membeli hewan dan keledai 
KE PE هب بن‎ SEMASA NI Gg KANG A 
SANA SA بي جل و‎ LG وَسَلَمْفغَرَاةٍ‎ Ga 


LA 2 


JEN ya GE AGA JG NG جار‎ Jala sale Is 


4 


PAN Ie LS 55 18 TN 3 


- 
P 


“ 


“Ea 
E 


g 


A 


2 4 A - 4 Zaa < D ررر‎ r 
Iga PEER NA رسو ل الله‎ BESAR LS ر‎ AE Nf oan i : 


PP ve 


AKB E e Ei SIS KEBUN SIGLI 
LANGGENG AAA AG A 
Sma P SA GENAH KAN NG rr 6 
BEBAN AN ip دمت بِالْعَدَاِقَحكْنَاإِلَ‎ 3 SA 
A 


Pedas دأو‎ ena MEA una Jus JUNG قَالَكَدَ‎ 
ERY NEETA AAEREN EEA AEE 
خُذَّجَمَلَكَ وَلَكَ كْمَنْهُ‎ TKA AN 3 


1955. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Wahab bin Kaisan 
dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu "anhu berkata: "Aku pernah bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dalam suatu peperangan lalu untaku berjalan lambat hingga aku kelelahan. 
Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku". Jabir berkata: Aku katakan kepada 
Beliau (setelah bertanya kepadaku): "Iya". Beliau bertanya: Apa sebabnya?" Aku katakan: 
"Untaku berjalan sangat lambat hingga aku kelelahan dan tertinggal. Kemudian Beliau 
berhenti turun dan memukul untaku dengan tongkat Beliau lalu berkata: "Kendarailah". 
Maka aku mengendarainya. Sungguh aku melihat unta itu mengikuti Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau bertanya kepadaku: "Apakah kamu sudah menikah?" Aku jawab: 
"Sudah". Beliau bertanya lagi: "Dengan seorang gadis atau janda?" Aku jawab: "Janda". 
Beliau berkata: "Mengapa tidak dengan seorang gadis sehingga kamu dapat bersenda gurau 
dengannya dan dia bisa bersenda gurau denganmu". Aku katakan: "Sesungguhnya aku punya 
saudara-saudara perempuan. Aku ingin jika aku menikahi seorang wanita dia adalah orang 
yang akan tetap dapat menyatukan saudara-saudara perempuanku itu, menyisir dan 
membimbing mereka". Beliau berkata: "Sungguh kamu sudah terlambat maka jika kamu bisa 
mendahului maka kamu akan menjadi orang yang hebat". Kemudian Beliau berkata: "Apakah 
kamu akan menjual untamu?" Aku jawab: "Ya". Maka Beliau membeli untaku dengan satu 
'ugiyah, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba sebelum aku tiba, aku tiba setelah 
tengah hari. Lalu kami datang ke masjid dan aku dapati Beliau di pintu masjid, lalu Beliau 
berkata: "Baru sekarang kamu tiba?" Aku jawab: "Ya". Maka beliau berkata: "Biarkanlah 
untamu itu". Maka Beliau masuk ke dalam masjid lalu shalat dua raka'at, dan akupun masuk 
ke masjid lalu shalat. Kemudian Beliau memerintahkan Bilal untuk menimbang baginya satu 


'ugiyah. Lalu Bilal menimbang satu 'ugiyah untukku dengan timbangan yang akurat. 
Kemudian aku pergi hingga berpaling meninggalkan Beliau. Kemudian Beliau berkata: 
"Panggilah Jabir untuk menemuiku". Aku katakan: Sekarang Beliau mengembalikan unta itu 
kepadaku padahal tidak ada yang lebih aku benci kecuali unta itu". Beliau berkata: "Ambillah 
untamu dan harga jaulnya tetap buatmu". 


Bab: Pasar yang ada di masa jahiliyah 


LI BEAN و بن ديار عَنَ ابن عباس رضي‎ PE A SS AE PS 


6x1 


a AGENG UN زِأَسْوَاقَاف‎ A ir 
E باس‎ LN AA افَضْلَامِنْرَبَحكُمْ | فمو‎ PEN JAS لبس ع کټ‎ 


1956. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru bin Dinar dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "'Ukazh, 
Majannah dan Dzul Majaz adalah nama-nama pasar di zaman Jahiliyyah. Ketika Islam datang 
mereka seakan merasa berdosa bila tetap berdagang di pasar-pasar tersebut. Maka turunlah 
firman Allah Ta'ala QS Al Baqarah ayat 198 yang artinya: ("Tidak ada dosa bagi kalian jika 
mencari karunia rezegi Rabb kalian....."). Ini dilakukan selama musim hajji, menurut 
pendapat Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma. 


Bab: Membeli unta yang sakit 


AN PLAN‏ ا 3 EKA YES‏ ا و کا ابل 
GIES hasik hah fibs AE A‏ 
LAN IIS IS E J h‏ قَجَاءَمْقَقَالَإِنَ 
Se GE JÊNG SANE ANOS OCRE CE‏ 
USIN aes‏ 


1957. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, 'Amru berkata: "Dahulu disini ada seseorang yang bernama Nawas, ia 
memiliki unta yang sakit. Lalu Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma datang untuk membeli unta 
tersebut melalui seorang temannya, lalu temannya itu berkata: "Kami telah menjual unta 
tu". la (Nawas) bertanya: "Kepada siapa kamu menjualnya?. la menjawab: "Kepada seorang 
syeikh begini dan begitu". la (Ibnu 'Umar) berkata: "Celaka engkau, demi Allah orang itu 
adalah Ibnu 'Umar". Lalu iapun menemuinya dan berkata: "Sesungguhnya temanku telah 
menjual kepadamu unta yang sakit sedangkan ia tidak menjelaskannya kepadamu". Kata 
(Ibnu 'Umar): "Kalau begitu, ambil saja untamu". Ketika Nawas akan mengambilnya, Ibnu 
'Umar berkata: "Biarkanlah, kami ridha dengan keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam yang beliau bersabda 'Sesungguhnya tidak penyakit yang menular dengan sendiri 
". Sufyan mendengar ini dari 'Amru. 


Bab: Menjual senjata saat terjadinya fitnah 


Ga Ta 3 كثير‎ 2, Ao z - 21212 Lg و‎ gs ےک 2ه 07م‎ 
A LA LAPA 

Wi SR | ےر ده رر ر د ا‎ NA AG PA CNN CU Uda 

مو أب قتَادَةعَنَ أب قتَادَةَرَضِيَ الله عه قال خر جَتامَع ر سول الله صل jaa‏ سلم عام حتين 

- 2 ad Z 0 0 

مد اإورد. LD‏ 2 ف saw‏ امي 4 عد ةر كان سه ساسم وات يي ران AA‏ ايحم 

gan nn‏ فاق بني bala‏ مال تانلتەقالإسلام 


1958. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Yahya bin 
Sa'id dari 'Umar bin Katsir bin Aflah dari Abu Muhammad sahayanya Abu Qatadah dari Abu 
Qatadah radliallahu 'anhu berkata: "Kami pergi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pada tahun perang Hunain, lalu Beliau memberiku baju besi. Kemudian baju besi 
itu aku jual lalu uangnya aku gunakan untuk membeli sebuah kebun di kampung Bani 
Salamah. Maka kebun itulah yang kemudian menjadi harta pertamaku (modal awal) dalam 
Islam". 


Bab: Penjelasan tentang penjual minyak wangi, dan menjual misik 


A A A Z Z e 
ko olL MEA د‎ N 21A و د‎ AO AA MEN LINA 5 2 A K’ 
16355 A JG MA 385 E حَدذْنِي موی بَّنْإسماعيل‎ 


D 


4 


2 Z 7 3, 4 9 03 G MK ANGAS AG 0 - 7 
AE A Yaa da GILA Jo ANI gen 5 NG NGALA ane مُوسَى‎ 


Z 2 2 8 P wo o 2 2 4 4‏ و و 
sekaa) a lel, AK SA |‏ كير bya IRIS NASI‏ صَاحبا َك AE UAN‏ يه أو تجدريحه 
A EEA A r‏ ا A‏ ا ر ر 2 7 


1959. Telah menceritakan kepada saya Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin 'Abdullah berkata; Aku 
mendengar Abu Burdah bin Abu Musa dari bapaknya radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang 
shalih dan orang yang bergaul dengan orang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang 
tempa besi, Pasti kau dapatkan dari pedagang minyak wangi apakah kamu membeli minyak 
wanginya atau sekedar mendapatkan bau wewangiannya, sedangkan dari tukang tempa besi 
akan membakar badanmu atau kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak 
sedap". 


Bab: Penjelasan tetang tukang bekam 
A ر ر‎ GAS AG & 2 2 ETE. وکر‎ Î PR روو‎ Da CNP 
Kab AN عن حمَيّدِعَنَأذس بن مالك رضي اللْمَعَنَه قال حَجَمَ‎ MASA Sea 


< و‎ bug EG LA 2 La - 1 Ba ر ل )و‎ dim 5 
kel Ana pakan آهل هان‎ GAN jadian, basa) ga صل الله عليه وسم‎ NG رَس‎ 


1960. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah membekam 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan 
memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya". 


CA رضي‎ EKA Kep MIS AN EA GAM IA SAS 
بُعَطِهِ‎ JUN حَجَمَدُوَلَوَكَانَحَرَ‎ ka Jati pala gas As: AA 


1961. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid 
dia adalah putra dari 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbekam 
dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu Beliau 
tidak akan memberi upah". 


Bab: Bisnis sesuatu yang haram untuk dikenakan bagi laki-laki dan perempuan 


ر اکر صر IA,‏ کو ر ر یر ر P‏ £ د 
gadi ys‏ عَنَأبِيوِقَالَأرَسَل 
ر 2 2 


IPAE IBUT Sa a ڪرير‎ Ag Ki ISA Ian A 
KA SENIN Li 2 LÄNEN: Par ta YG MK UGU YA 


1962. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Abu Bakar bij Hafsh dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar dari 
bapaknya berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam memberikan kepada 'Umar radliallahu 
'anhu baju atau pakaian bergaris terbuat dari sutera kemudian Beliau melihat 'Umar 
memakainya, maka Beliau berkata: "Aku memberikannya bukan untuk kamu pakai. 
Sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini tidak akan mendapat bagian di 
akhirat. Aku memberikannya untukmu agar kamu untuk memperoleh kesenangan yaitu 
menjualnya". 

GA ga z4 


asa PN AA ANA LAS A gg NE SS 


ata yaa KIE Jo NG) AT JA JL BA SEGALA 


TA ATI TI AE AK ف و جُهه ال ڪر‎ SABAR Je 
Murni ngadesa GAN IE gk sal 

KANG 33 Ad ASI Olga sa ARE SISI کک‎ 
SME es Aa gas Tas Sa Perta 


1963. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah Ummul Mu'minin radliallahu 
'anhuma dia mengabarkan kepadanya bahwa dia telah membeli bantal yang ada gambarnya. 
Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya Beliau berdiri di pintu dan tidak 
masuk ke dalam rumah, Maka aku mengerti betapa dari wajah Beliau nampak ketidak 
sukaan. Maka aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada 
Rasul-Nya shallallahu "alaihi wasallam, dosa apa yan telah aku perbuat?" Maka Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Mengapa bantal ini ada disini". Aku berkata: "Aku 
membelinya untuk anda agar anda dapat duduk dan bersandar di atasnya". Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang membuat gambar ini akan 
disiksa pada hari giyamat dan akan dikatakan kepada mereka, "hidupkanlah apa yang telah 
kalian ciptakan". Dan Beliau juga bersabda: "Sesungguhnya rumah yang berisi gambar- 
gambar tidak akan dimasuki oleh Malaikat". 


Bab: Pemilik barang lebih berhak untuk menawarkan barang 


SANTA Mu BAE SAS AN سی‎ SA 
JS png sa lala SAE GÉN kga saiel صل‎ 


1964. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits dari Abu At-Tayyah dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Wahai Banu Najar, juallah kepadaku berapa harga (kebun kalian) " 
Didalam kebun tersebut terdapat reruntuhan bangunan dan pohon-pohon kurma. 


Bab: Kapan batas waktu khiyar 


ZA 


A a TS 
AR SEE in IA na SSS an NI asa TN A a 
رَى شيعا يجب قار صَاحبه‎ SADE SANGE 3 SEE 


1965. Telah menceritakan kepada kami Shadagah telah mengabarkan kepada kami 'Abdul 
Wahhab berkata, aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Nafi' dari Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang 
melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau 
membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah, atau jual beli menjadi 
khiyar (terjadi dengan pilihan) ". Nafi' berkata: "Adalah Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bila 
membeli sesuatu, baru menganggapnya telah terjadi jual beli bila sudah berpisah dari 
penjualnya". 


HSE LA ANE AI, A at ع‎ a NA 
(ISI 336 NAN AA BAN hakie Naa EEEN حرام رضي‎ 


SN OS JAS اي‎ HE قال‎ BIS KARET بجر‎ 
ceill, 


1966. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang 
melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau 


membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah". Ahmad menambahkan, 
telah menceritakan kepada kami Bahaz berkata,, Hammam berkata: "Kemudian hal ini aku 
ceritakan kepada Abu At-Tayyah, maka dia berkata: "Aku pernah bersama Abu Al Khalil 
ketika 'Abdullah bin Al Harits menceritakan kepadanya tentang hadits ini". 


Bab: Jika tidak ditentukan waktu khiyarnya, apakah jual beli tersebut boleh? 


DA PA 


JET رضي‎ gae gi bi D KN 5. SU MESIE 


A 


NGGI 5 AH ANRI sis BESI MEI AN ka a “ega 


1967. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang 
melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau 
membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah". Atau Beliau bersabda: 
"(Selama belum berpisah) seorang dari rekannya". Atau Beliau bersabda: "Jual beli menjadi 
khiyar (terjadi dengan pilihan) ". 


Bab: Dua orang yang bertransaksi boleh melaukan khiyar selama belum berpiasah 
ag: SARAT a AP as bebas 


penahan AWE Je ETS KAL KEH ES Sea 
gai بر‎ SE AA PAK Kesal, PERSIB رمَالم يقر‎ kl 


1968. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Habban bin 
Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Oatadah mengabarkan kepadaku dari 
Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang 
melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau 
membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga 
keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka 
keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta 
maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya". 


AL AAA ن کان نټ دال نمر ري‎ SEGERA IA 2 CAS 
saber عر امیا كرك‎ am Jalan ds 


1969. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing punya hak pilihan 


atas teman jual belinya selama keduanya belum berpisah, kecuali jual beli yang tidak 
membutuhkan berpisah." 


Bab: Jika salah seorang memberikan khiyar (pilihan) kepada kawannya setelah jual 
beli, maka jual belinya harus dilakukan 


5 


ر کر ور ر اکر 0 م وا pa‏ 2 م وول اس 4 A‏ < 0 
EN SSS‏ نافع ga NGE‏ رضي AI SA PELAN‏ 


AA 5 
JANGE راس‎ KA, DAE yl PA TT PAN ووم‎ Pa 4 A P LN MA KAT. 
ادها‎ Arus کاو‎ ZG al جلانقکلو‎ MEN E 


8 
2 
A 


D 77 


7 AN -22 5 ےو 27ج يم م و‎ aS? اوور‎ 22 AIR ا‎ Led A ck 


sa 
1970. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bahwa Beliau bersabda: "Jika dua orang melakukan jual beli maka masing-masingnya punya 
hak khiyar (pilihan) atas jual belinya selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya 
sepakat atau salah satu dari keduanya memilih lalu dilakukan transaksi maka berarti jual beli 
telah terjadi dengan sah, dan seandainya keduanya berpisah setelah transaksi sedangkan 
salah seorang dari keduanya tidak membatalkan transaksi maka jual beli sudah sah". 


Bab: Jika penjual melakukan khiyar, apakah jual beli boleh dilakukan? 


4 


bys 2| واه 4ر 234 جح لس‎ 2 NG » G .هم‎ LAN واي 7م وو و م‎ SE 
و‎ 


PA A Z 
2 م م‎ PA 7> WA 2 4 PA 2, 2 
تا‎ SI SN Usaha WA BRA in tu قال‎ lr 2? ZA 
2 A ragi e و بیعاں م ... حتى یتفر‎ pn 
A e 7 pa PA & 


1971. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap dua orang yang melakukan jual beli dianggap 
tidak terjadi transaksi sah jual beli hingga keduanya berpisah, kecuali jual beli yang tidak 
membutuhkan perpisahan". 


: 1 g a k, An مي‎ i REVIA go g, A 99 
en MI AN ES JAN NE ES SS ALA SA ES ES AS Gn) حَدَتْمَا‎ 
MASK AZT YM. A MANG A و‎ P 03 ما م 236 و‎ ? Z 
5 ا ار‎ AA ا‎ < <A 
أن‎ HA USS GAS ثلاث مر ار فَإِنَصَدَقَاوَبَيّمَابُوركَهمافي بَيّعهِمَاَإِنَ‎ EA و جد تفي كتابي‎ 
> لين 7 2 - ان‎ pg 


.. 


7 Pd Pa 4 Z م و‎ A 
IN ےے‎ 241272% 7 ALA EA 3 2+ > - تر‎ PA 
A 


1972. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Habban telah 
menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Abu Al 
Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu bahwa Nabi 


& 2hr NA PAP KP AL 25 ی ماعو‎ LAKI سح ملم‎ ARL PA NP وا‎ 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan 
khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum 
berpisah". Hammam berkata: "Aku dapatkan dalam catatanku (Beliau bersabda): "Dia boleh 
memilih dengan kesempatan hingga tiga kali. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat 
dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat 
dan berdusta maka mungkin keduanya akan mendapatkan untung namun akan hilang 
keberkahan jual beli keduanya". Hibban berkata, Dan telah menceritakan kepada kami 
Hammam telah menceritakan kepada kami Abu At-Tayyah bahwa dia mendengar 'Abdullah 
bin Al Harits menceritakan tentang hadits ini dari Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Bila seseorang membeli sesuatu, kemudian saat itu juga ia hibahkan sebelum 
keduanya berpisah... 


e A TEA DIA 5 
naa NANANG 7 م م‎ LK Anggia gai Tag 
يَارَسُولَ‎ A MAHA صل‎ LAN JÊG AA 508 255 
KEL PAR : TA : AA بِعَنِيهِقَبَاعَهُمِنَرَسُوٍ‎ SA 
KANAN BI EANJE عبد اله و‎ ANGE ng AA 
Ae oo WAN On ni EM 


NGANTI TAN جعت ڪل‎ Da عت‎ NGANGSA b KN ادي بمَال‎ JUS 


Z 


f 


اعم 


PA 
7 Ag 


kis AM NG GAES a‏ قاقال JUGA‏ جب بيعي و بَيّعَهُ 


- 
27 uc 


Kokad SIS Ap YE IEEE 


1973. Dan berkata, kepada kami Al Humaidiy telah menceritakan kepada kami Sufyan telah 
menceritakan kepada kami 'Amru dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Kami 
pernah bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam pada suatu perjalanan yang ketika itu aku 
menunggang anak unta yang masih liar milik 'Umar. Anak unta itu selalu mendahulukanku 
(membawaku paling depan). Maka ia berjalan pada barisan paling depan, lalu 'Umar 
membentaknya dan mengembalikannya ke belakang. Namun ia kembali maju paling depan 
dan 'Umarpun kembali membentak dan mengembalikannya ke belakang. Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepada 'Umar: "Juallah anak unta itu kepadaku". "Umar 
menjawab: "Ia untukmu wahai Rasulullah". Beliau bersabda: "Juallah kepadaku". Maka 
'Umarpun menjualnya kepada Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekarang anak unta itu untukmu wahai 'Abdullah bin 
'Umar kamu dapat berbuat dengannya sesukamu". Dan Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: 
"Dan Laits berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu 
Syihab dari Salim bin 'Abdullah dari Abdulloh bin "Umar radliallahu "anhu berkata: "Aku 
menjual (dengan cara barter) kepada amirul Mukminin 'Utsman bin 'Affan hartaku berupa 


tanah yang ada lembahnya dengan harta dia berupa tanah yang terletak di Khaibar. Setelah 
kami bertransaksi aku kembali ketempatku semula dan aku keluar dari rumahnya karena 
khawatir jika ia akan membatalkan transaksi, karena termasuk dari sunnah adalah 
bahwasanya dua orang yang bertransaksi mempunyai hak pilih hingga mereka berpisah. 
'Abdullah berkata: "Ketika jual beli antara aku dan dia telah sah terjadi, aku merasa bahwa 
aku telah mendhaliminya, bahwa aku telah membawanya (mendekatkannya) ke daerah 
Tsamud yang jaraknya selama tiga malam, dan ia membawaku (mendekatkan) ke Madinah 
yang jaraknya selama tiga malam. 


Bab: Tipu daya yang dilarang dalam jual beli 


س و وو A‏ 


م ےا ےو د ر Sa‏ 2 4 2 و مهو و ےر 
Sea‏ سف | خم تا مالك عن عبد اله ERA ES Cr‏ رضي ا 


PEREDE SA 
LAN 


SIN IBI Ka Aa ka A IS 
1974. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa ada seorang 
laki-laki menceritakan kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam bahwa dia tertipu dalam 
berjual beli. Maka Beliau bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah "Maaf, namun jangan 
ada penipuan". 


Bab: Penjelasan tentang pasar 


259 واي 3م ون م 2 255 و ل و ل DOANK‏ 


وا AK‏ 22 - ر 772 oA 2 A‏ 3 عام ر م و ر ر کر رجو ba,‏ 


4 cs + 14 5 وميا‎ ET SAYA iré i 
يُخْسَفْ‎ KS قَالتَقلْتيَارَسُولَاللَهِ‎ Sa الكعبة فإذ‎ 


A 


| كَانُوابِبَيَدَاءَمِنَالأَرّض يسه 
azon Tatai‏ كه salt. {22 AN Big 2 Tal A LH ANE SN fs Ral‏ 
a e SS‏ و اخ رھ ميعنو دعل ياعم 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah telah menceritakan‏ .1975 
kepada kami Ima'il bin Zakariya dari Muhammad bin Suqah dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im‏ 
berkata, telah menceritakan kepada saya 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan ada sepasukan tentara yang akan menyerang‏ 
Ka'bah. Ketika mereka sampai di Baida' di suatu bumi, mereka ditenggelamkan seluruhnya‏ 
mulai orang yang pertama hingga yang terakhir". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Aku‏ 
bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditenggelamkan seluruhnya mulai orang‏ 
yang pertama hingga yang terakhir sedangkan didalamnya ada pasukan perang mereka dan‏ 
yang bukan dari golongan mereka (yang tidak punya maksud sama)?" Beliau menjawab:‏ 
"Mereka akan ditenggelamkan seluruhnya mulai orang yang pertama hingga yang terakhir‏ 
kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari qiyamat sesuai dengan niat mereka masing-‏ 
masing".‏ 


A A, 


& LA 0 o 7 A F, Z, Eha <í ea 15 
Ja ETS يرَهَرَضِيَ‎ BEE الأَعَمَضٍعَنَ‎ iii 


dea‏ لله pas SS 9 aa‏ يد عل نه في سو قه و بيته ب وعشر ين 
A A‏ 
لل سكع ياه ر غ248 ور راو AA‏ 2 یاو Aa NA MENGA e‏ 
gas 55‏ ذلك بأئه إذاتو a‏ المَسَجِدلا يريد إلا الصلاةلا SENANG‏ 
A‏ و ,8 A‏ 04 و 4 و 2 و w‏ سه بو A‏ 7 9 
BNI < | 3.‏ و | 2 22 Para S NI ak 5 a‏ | ع أحد AN ATERS‏ 
rp - Pa‏ 


و 


7 

4< ود اه کر 12 AL AA‏ ره zis‏ 11م 22> TAS‏ 5 عا 2 5 

LETE EENETI aa مالم‎ RULES الذي يُصَلٍ فيه الله‎ 
PAN < 

2 Zi SN 92 || 


1976. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Telah bersabda 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Shalat seseorang dari kalian dengan berjama'ah akan 
ditambahkan pahalanya dibanding shalatnya di pasarnya atau di rumahnya dengan lebih dua 
puluh derajat. Yang demikian itu karena bila dia berwudhu' dengan menyempurnakan 
wudhu'nya lalu menuju ke masjid, yang dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan shalat 
jamaah, tidak bergerak kecuali untuk shalat (berjama'ah), maka tidak ada satu langkahpun 
dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat baginya atau akan dihapuskan satu 
kesalahannya. Dan Malaikat akan mendo'akan salah seorang dari kalian selama dia masih 
pada tempat shalatnya yang dia dijadikannya sebagai tempat shalatnya, (do'a malaikat 
tersebut): "Ya Allah, berilah shalawat untuknya. Ya Allah, rahmatilah dia, selama dia belum 
berhadats dan tidak menyakiti orang lain disana ". Dan Beliau bersabda: " Salah seorang 
diantara kalian sudah dianggap mendirikan shalat, ketika menunggu waktu shalat didirikan". 


IM 
A 0 < ZA KA? 235 دي‎ | LANA KA Z 1 PTa 2 Lah AN - ر ی 2> و‎ 
w 


yy و ر‎ ES DEOS s Ba AG 
Ii gla jaka PAN صل‎ LN SAI AN NA SEN al jahe صلی الله‎ 


4 


N 


4 


é EGTE AR) Ban ا اا م‎ 2 ENI AS 3 ADA 
EN “SS Sl ye ea sané Ne دعوت‌هد‎ D 


1977. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu lyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Humaid Ath-Thowil dari Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata: "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah berada dalam suatu pasar tiba-tiba ada seorang lelaki 
yang memanggil Beliau: "Wahai Abu Al Oasim!". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menoleh kepada orang itu lalu dia berkata: "Aku yang memanggil dengan panggilan tadi". 
Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata: "Panggillah dengan menyebut namaku dan 
jangan memanggil dengan nama kuniyahku (panggilan atau julukan) ". 


A 4 4 AA A Go “5 4 A -4 
1 .. 22 Ka “2 2 2 A Aan 7 2 Kana 
WIL جل بالبقيع‎ ESL أذ رَضِيَ‎ EKA هیر عن‎ SAS e حدثتا مالك ب‎ 


za KANG 2 da2 2 laze F ر وم م‎ AWAN ور و‎ 
SS ولا توا‎ LI JB فقال لم عن ك‎ A sa Aa صل‎ GI SAI الاسم‎ 
1978. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Zuhair dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata: "Ada seorang lelaki di Bagi' yang 


memanggil "Wahai Abu Al Oasim!". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menoleh kepada 
orang itu lalu dia berkata: "Bukan anda yang aku panggil". Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Panggillah dengan menyebut namaku dan jangan memanggil dengan nama 
kuniyahku (panggilan atau julukan) ". 


NA geng نید ال أي کر د کن کا ب بي‎ PN ÁE Ag SHALA 


Y وَأ‎ AN AA bags galei AA EATE KESAN سي رضي‎ ANG 3 
و‎ AP TA 2 ر کے‎ 


BEAN غات اطم قال اڪ‎ Ai یمو نی کیا‎ SAH 


Sp BINE BENGKAK ES Ka JW 


1979. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Abu Hurairah Ad- 
Dawsiy radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada waktu siang 
hari dan Beliau tidak berbicara kepadaku dan akupun juga tidak berbicara kepada Beliau 
hingga sampai di pasar Bani Oainuga'. (Setelah keluar dari pasar) maka Beliau duduk di 
halaman rumah Fathimah lalu berkata: "Mana anak kecil itu. Mana anak kecil itu? 
(maksudnya Hasan bin Ali) ". Rupanya Fathimah yang menahan anak kecil itu karena suatu 
keperluan, seingatku Fathimah memasangkan ikat leher yang sering dipakainya atau 
memandikannya, lalu Beliau datang dengan tergesa hingga Beliau bentangkan tangannya 
untuk memeluk dan menciumnya, lalu Beliau berdoa: Ya Allah, cintailah dia dan cintailah 
orang yang mencintainya". Telah berkata, Sufyan berkata, 'Ubaidullah telah mengabarkan 
kepada saya bahwa dia memandang Nafi' bin Jubair membolehkan witir dengan satu raka'at 
saja". 


PA 


e‏ وسار 
ara YA PN PAN KAH ZA Aa ME Bapa SA A‏ او As Baba Dag deish‏ 
بيعو P TELE ASASI: Kabag kada dis ja YAN ES‏ 
AG PN, SANG Hang g Nha sakae NG‏ 


1980. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' telah 
menceritakan kepada kami Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, sudah menjadi kebiasaan di 
zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mereka membeli makanan dari hewan-hewan 
pengangkut dagangan, kemudian datanglah kepada mereka seseorang yang melarang 
mereka menjual dangannya di tempat mereka membeli, hingga mereka pindahkan ditempat 
makanan biasa dijual. Berkata Nafi: dan telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma yang berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang 
menjual makanan yang sudah dibeli hingga telah menjadi haknya secara sempurna" 


Tae A 


ER e CE saal S) ta 


Bab: Larangan membuat keributan di pasar 


یراو وو 14 ع ج2214 258 a PANG PR ASI‏ مه A‏ هوبا و امه 2 


a E e وم وام‎ 


JATENG IN gka SANA Je عة رَس ول اله‎ MN IBU العا ص رضي‎ 


sup: 

: > NG NGT اث كم ع‎ NI OEA sira A Tas 
النَبِئٌإِنا أرَسَلَْمَاكشَاهِدَاوَمُبَسَرَاوَمَذِيرَا)‎ AG oT GAN صفته ف‎ aan ga gp gada) 
£? 0 1 DEE <7% ود‎ tan AI g 
ه 7 2 م ااه‎ 7 - i A ANG mi HZ: “ا6‎ A رر‎ o LÈR A - 
pi و ارو‎ Pd - z 
2f AZ و‎ es De ISA, و ور‎ Aas س ا سے‎ ORT 
يُقِم به الما ةَالعَوَجَاءَبِانَ‎ i ayas) KS GAN ANU يدفع‎ 5 

22 A AA > - PA ر َو‎ 2 Aag 


يقو لو الا إل إلا الهو JUS EBT JELAS h‏ لوب عْلَقَاتَابَعَُعَبَدَالْعَرِيرِبَنُأيسَلَْمَة 


Pa 


“èn 3 
= 
امأ‎ 


BAR E A A‏ . .یک رر وو 
هلا 6 سويد AE ab SEN‏ (غلف) كل HA SE baga‏ 
7 222 2 > رو رر ت P‏ 
قوس Ca BEI EN 5 PALA‏ 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada‏ .1981 
kami Fulaih telah menceritakan kepada kami Hilal dari 'Atho' bin Yasar berkata: Aku bertemu‏ 
dengan 'Abdullah bin 'Amru bin Al "Ash radliallahu 'anhuma lalu aku katakan: "Kabarkan‏ 
kepadaku tentang sifat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di dalam kitab At-Taurah?" Dia‏ 
berkata: "Baik. Demi Allah, sungguh Beliau telah disebutkan dalam kitab At-Taurah sebagian‏ 
dari sifat-sifat Beliau seperti yang disebutkan dalam Al Our'an (Wahai Nabi, sesungguhnya‏ 
kami mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan),‏ 
menjaga para ummiyyin (kaum yang tidak baca tulis). Engkau adalah hambaKu dan RasulKu,‏ 
Aku memberimu nama Al Mutawakkil, bukan orang yang bersifat kasar lagi keras tidak suka‏ 
berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan tetapi‏ 
memaafkan dan mengampuni, dan Allah tidak akan mematikannya hingga Beliau‏ 
meluruskan agama-agama yang bengkok agar hanya mengucapkan Laa ilaaha illallah yang‏ 
dengannya akan membuka mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang tertutup". Hadits‏ 
ini dikuatkan pula oleh 'Abdul "Aziz bin Abu Salamah dari Hilal. Dan berkata, Sa'id dari Hilal‏ 
dari 'Atho' dari Ibu Salam: Arti ghulf adalah tertutup atau segala sesuatu yang masih‏ 
mempunyai penutup, saif aghlaf artinya pedang yang tersimpan dalam sarung, gaus ghulafa'‏ 
artinya anak panah yang tertutup (tersimpan dalam sarungnya). Dan seorang laki-laki‏ 
dikatakan aghlaf bila dia belum dikhitan (kemaluannya belum dikhitan) ".‏ 


Bab: Takaran atas orang yang menjual dan membeli 


و AA‏ ود و 


ر هي سو ساو en PA TA ? 5 SA‏ ا 5 » کی ا Iri‏ ورور اءع DNA‏ 
CSS‏ عبد اله نيو ANG NAN ana‏ 


ia ah AI BULE WA NG Sele فل‎ 


1982. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum 
menjadi haknya secara sempurna". 


FA‏ سدس 


BEE BILA رَضِيَ‎ KAA نمغ‎ SEN 
حوامنّدَيّنه‎ Asu leiss A الا‎ SANA; Ian a 9 Fat 
اله عَكَيَهِوَسَلَمَاذَهَبَفَصَيَتَ‎ Je NIN As ea da sala DIANA 
ا ور‎ AAN TAWANG A NG. KA JEMAAT 
PEN Maan PSN کل لوم كلم حى‎ Na PEN KD SANG EL ET pala 


kesa TNE SERI A ANG Ha aba A3 E كَمْرِي‎ 
Da ML و‎ - A 2 Z -A ANAN GE 

ANA Yuk NGABA NE PEN SN Seri 

AN ا‎ 

ARAH 


1983. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Jarir dari 
Mughirah dari Asy-Sya'biy dari Jabir radliallahu 'anhu berkata; 'Abdullah bin 'Amru in Haram 
wafat dengan meninggalkan hutang lalu aku meminta tolong kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk meminta para piutangnya agar mereka mau membebaskan hutang tersebut. 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta kepada mereka namun mereka tidak 
mengabulkannya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadaku: "Pergilah dan 
pisahkan kurmamu sesuai jenisnya, kurma jenis 'ajwah dipisahkan, kurma jenis 'Adzq zaid 
tolong pisahkan, lalu kirimlah kepadaku". Kemudian aku melaksanakan lalu aku kirim kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Beliau datang lalu duduk diatasnya atau di tengahnya 
kemudian berkata: "Timbanglah untuk orang-orang". Maka akupun menimbangnya hingga 
aku tunaikan apa yang menjadi hak mereka dan yang tinggal adalah kurma milikku dan 
seolah tidak ada yang kurang sedikitpun dari kurma-kurna tersebut". Dan berkata, Firas dari 
Asy-Sya'biy telah menceritakan kepada saya Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Dan 
senantiasa Beliau terus menimbang kurma tersebut untuk masyarakat hingga selesai". Dan 
berkata, Hisyam dari Wahab dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Potonglah tangkainya buat dia lalu genapkanlah timbangannya". 


Bab: Disunnahkan menakar makanan yang dijual 


EAT A EA SEE) PIL NAS اهيبن مو سى‎ A 


(AA, IN AA عَلَيَهِوَسَلَّمَكَالَ کيو‎ AN aah SRS رَضِيَ‎ 


1984. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Al Walid dari Tsaur dari Khalid bin Ma'dan dari Al Migdam bin Ma'diy Karib radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Timbanglah makanan kalian niscaya kalian 
diberkahi". 


Bab: Sha' dan mud Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


JAE pete SE PPA NGA GI LRT A NA Ta 


N4 


Na 


LA rA 


BLN 05383‏ و Éles ag SE IS la gag 2 EAA Na‏ حَوَمْتٌ الْمَدِيئة 
ES Jae gan s Da A‏ اھت کی الام مک 


1985. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari 'Abbad bin Tamim Al Anshariy dari 
'Abdullah bin Zaid radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Nabi Ibrahim 
'alaihissalam telah mengharamkan (mensucikan) Makkah dan berdoa untuknya dan aku 
telah mengharamkan Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan Makkah dan berdo'a 
untuknya dalam hal mud dan sha'nya sebagaimana Ibrahim berdo'a untuk Makkah". 


MAN Hb a SG 27A BAN bai 
KAA ك هن کيال م و بار كلمن‎ SAN NENEA 


1986. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin 
'Abdullah bin Abu tholhah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah berkahilah mereka dalam timbangan mereka dan 
berkahilah pula dalam sha' dan mud mereka, yakni penduduk Madinah". 


Bab: Penjelasan tentang jual beli dan penimbunan 


KA 1 5 و دمع‎ PEA 
apa AN 


P 


ea SE a Aa 
Pat háld PAGE مومع‎ ANG E AN Gi ۴ EEE AJE Go 5 
Bed يَبِيِعُومْحَنَى‎ AA 


1987. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al 
Walid bin Muslim dari Al Awza'iy dari Az Zuhriy dari Salim dari bapaknya radliallahu 'anhu 
berkata: "Aku melihat orang-orang yang membeli makanan yang tanpa ditimbang di zaman 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam akan dipukul bila menjualnya kembali, hingga mereka 
mengangkutnya kepada kendaraan angkut mereka". 


BA ge SE ae Hb عن‎ LAH وهي‎ SAS Ja EN سی‎ ya SAS 


BS ee ن‎ VER an 3 PL َيبِيعَ‎ Í kelar SI NS 
4 A 


TEE AAS MIE 2 AA ga sia 33 قال داك‎ 


1988. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang menjual makanan (yang 
dibelinya) hingga telah menjadi miliknya secara sah. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas: 
"Bagaimana maksudnya?" Dia menjawab: "Hal itu bila dirham dengan dirham dan 
pembayaran makanannya ditangguhkan". Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: Murjauna 
maknanya sama dengan mu"akhkhoruuna, artinya ditangguhkan". 


JAN Ge ae ba SA SANGANG SA ANAA JANG 


IM 


TA ALI la aka yaa NG NGABANI‏ حى يَقَبِضَهُ 


1989. Telah menceritakan kepada saya Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Dinar berkata: Aku mendengar Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 
membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum dia memegangnya (berada 
ditangannya secara sah) ". 


ر ےرا ر 8 ر )ر 2 rahu, AS‏ و 224 AAA 2 a‏ 
KN AA‏ عَمَرُو بن دِيتار SULE RASA‏ س SAE‏ 


GAN basel sak EA pa Ba حى‎ WEB IE AI 


PANA o? 


DE REEN A AE سی‎ SAN ga PL ASA JS ya 
KANG AL وَهَاءَوَالبِرَ‎ AN) Co BAL LAN Sa a KN AI yan) 


A 


Anas IG, بالشّعم‎ MAIN GE SENI, LA 


1990. Telah menceritakan kepada saya 'Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan bahwa 
'Amru bin Dinar menceritakan kepadanya dari Az Zuhriy dari Malik bin Aus bahwa dia 
berkata: "Siapa yang memiliki barang dagangan?" Tholhah berkata: "Saya, hingga tukang 
gudang kami datang dari hutan" Sufyan berkata: "Begitulah yang kami ingat dari Az Zuhriy 
tanpa ada tambahan sedikitpun didalamnya". Maka dia berkata, telah mengabarkan kepada 
saya Malik bin Aus bin Al Hadatsan dia mendengar 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu 
mengabarkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan 
emas adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), beras dengan beras 
adalah riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), kurma dengan kurma adalah 
riba' kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan), gandum dengan gandum adalah riba' 
kecuali begini-begini (maksudnya secara kontan) ". 


Bab: Menjual makanan sebelum diterima, dan menjual sesuatu yang bukan 
miliknya 


A 5 4 


ر ا و و 0 ر چ Pa Kana PK‏ »2 و ر ع ةم D: aA‏ 
Sa‏ عبن عبد اله JUAN SAS‏ الذي jab baa kahi‏ و asi‏ يع طاو سًا يقو ل Sea‏ 


A 


Za A 


Pera gah ka ga EA EMG EÉN رضي‎ MEA 
ور‎ f Z ÍA 2 و‎ Pe Ap 
AA aga كل‎ Le yi 3 يقب يعبض قال ابَّنْعَيّاس وَلاأ‎ aa 


1991. Telah menceritakan kepada saya 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata: "Yang kami ingat dari 'Amru bin Dinar bahwa dia mendengar Thawus 
berkata: Aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Yang dilarang oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah makanan yang dijual kembali kecuali telah dipegangnya 
(berada ditangannya secara sah) ". Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: "Aku memandang 
segala sesuatu tidak lain kecuali seperti itu". 


x 


1 NA US| dpan A - و‎ E ب قن‎ ANA ر یھ و‎ 
KALANGAN BISA رضي‎ pa NGE SEE MMA ANGE 


LL. 


02 0 A 2 G 2 tc Z { 2 .. 0 
PES NAS AAN سكاع‎ 


1992. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang membeli makanan janganlah dia menjualnya sebelum 
menjadi haknya secara sempurna". Isma'il menambahkan: "Siapa yang membeli makanan 
janganlah dia menjualnya sebelum dia memegangnya (berada ditangannya secara sah) ". 


Bab: Pendapat yang mengatakan "Orang yang membeli sesuatu dengan 
serampangan (tanpa ditakar) maka ia tidak boleh menjualnya kembali hingga 
membawanya ke rumahnya.." 


- - A Z PA 5 7 
ENGGEN ردي‎ PA LT NG Na A As LA AAA TEGAR رد د‎ NGEKUL 


IM 


رر ر ا | 7 ركم يي AN‏ مثا رو ر 7349 54 تر ر زروت و Aw x‏ 
مر رضي EA SAN JELAS‏ الاس ya ES‏ اللَوصَل WA‏ 
a‏ كد رع رو ور و و وج و Tia‏ 7 و 
يَعْنِي الطْعَام BNN EA an DO PAR‏ 


1993. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada saya Salim bin 
'Abdullah bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Sungguh aku melihat orang- 
orang yang membeli makanan yang tanpa ditimbang di zaman Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam akan dipukul bila menjualnya kembali di tempat membelinya hingga mereka 
mengangkutnya kepada kendaraan angkut mereka". 


Bab: Ketika membeli barang atau hewan, lalu ia meletakkannya pada penjual atau 
meninggal sebelum barang diterima 


ENGGEN pn Ep Ea نهم ام‎ pe AREMA AS 5S SAS 
Al A Da Í Kagan ga asas AY be abs f FAS 


4 


ANA KA apik PAGI aa MA YA‏ صل ال 


Kiei A FAAATA KÝ riglas 


BESAN aJo AREN EN يَعْنِي عَايشَة و‎ BEKU ANG رسو‎ 


. 
في‎ 7 Sr 


2 A 


SIRI BAU Pen one) سول اله‎ SETELAN JANG A5 


1994. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al Maghra' telah mengabarkan 
kepada kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari "Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Sangat jarang tiba sebuah hari selain di hari tersebut beliau shallallahu "alaihi wasallam 
menemui rumah Abu Bakar pada dua ujung siang. Maka ketika Beliau diizinkan untuk 
berhijrah ke Madinah, tidaklah Beliau meninggalkan kami melainkan Beliau mendatangi kami 
ketika zhuhur, lalu Abu Bakar diberitahu tentang kedatangan beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka Abu Bakar berkata: "Tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui 
kami pada saat seperti ini melainkan pasti karena ada suatu peristiwa yang terjadi". Ketika 
Beliau telah menemui Abu Bakar, Beliau berkata: "Keluarkanlah orang orang yang ada di 
rumahmu!". Abu bakar berkata: "Wahai Rasulullah, kedua orang itu adalah dua anak 
puteriku, yaitu "Aisyah dan Asma'". Beliau bertanya: "Apakah kamu sudah tahu bahwa aku 
telah diizinkan untuk keluar (berhijrah)?" Abu Bakar berkata: Ash-Shuhbah (kita berangkat 
bersama) wahai Rasulullah". Beliau bertanya: "Benar, kita berangkat bersama". Abu bakar 
berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya dua ekor unta yang telah aku siapkan 
keduanya untuk keluar hijrah maka ambillah salah satunya". Maka Beliau berkata: "Aku 
sudah mengambil salah satunya dan kamu terima harga jualnya". 


Bab: Tidak boleh melakukan transaksi atas transaksi saudaranya atau menawar 
atas tawaran saudaranya, sehingga 


A 0 و - و‎ 5 Lg. 5 7 ر‎ ANG ر او‎ 
Feás CAN ea AE Ine EN e 


2124% ل ع قر ياه احم رو Pa 2 A‏ 0 

ha ya EA‏ قَالَلايَبِيمبَعْضِكم عل بَيّع أخيه 

1995. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Nafi' dari "Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 


wasallam bersabda: "Janganlah seagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) 
oleh saudaranya". 


DA BN GE AN das سعيد‎ é ês SN AN ea SS ANG ALE SHALA 35- 


AI‏ رَسُو لاله صل ال و و 29 (a‏ تييع حا ھاو Aa AA LAN‏ عل 
E gu LX AN” A 2 A A‏ ع A‏ 3 4 
ja‏ يطب عل < 00 Klou Iig‏ 


1996. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang 
kota menjual untuk orang desa, dan melarang meninggikan penawaran barang (yang sedang 
ditawar orang lain dengan maksud menipu), dan melarang seseorang membeli apa yang 
dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya, melarang pula seseorang meminang (wanita) 
pinangan saudaranya dan melarang seorang wanita meminta suaminya agar menceraikan 
isteri lainnya (madunya) dengan maksud periuknya sajalah yang dipenuhi (agar belanja 
dirinya lebih banyak) ". 


Bab: Jual beli muzabanah 


alot SE SANG LENGAN AA 23 An SAS‏ عن جار تن 
a‏ الله ما ار جلا اعت غلاما عن دير قاحتا Job se‏ الل kasad‏ 


ANA PEOR PRAAN NGANG Jaa Ana 3 


1997. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Husain Al Muktib dari 'Atho' bin Abu 
Ribah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu "anhu bahwa ada seorang laki-laki membebaskan 
seorang budak dengan syarat asalkan dirnya telah meninggal (mudabbar),. Maka budak 
tersebut diambil oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau berkata: "Siapa yang mau 
membeli dariku". Maka budak itu kemudian dibeli oleh Nu'aim bin 'Abdullah seharga segini 
segini lalu Beliau memberikan uang itu kepada orang laki-laki tadi". 


Bab: Najsy (Menaikkan harga untuk menipu pembeli), dan pendapat yang 
mengatakan "Jual beli semacam itu tidak boleh..." 


4 


BIAN ANGEN رَضی‎ AE عن افع عن‎ MAS 3 عدا‎ SA 


Z 

A Pd 
م 7 البح‎ ih عن جد‎ 214 
: . A Lc 
0 بكو عن‎ 


1998. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang dari menambahkan harga barang dagangan yang menganudng unsur 
penipuan terhadap orang lain. 


Bab: Jual beli gharar, dan menjual janin yang ada dalam perut 


nan a 22 Sah kea‏ رَسُولَ الله 
A‏ بيع P MSU AE Ja‏ 
asa ANGGÉ 25 aah AS 31315 SAN‏ 


1999. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang menjual (anak) yang dikandung dalam perut unta. Cara itu merupakan 
jual beli orang-orang jahiliyyah, yang seseorang membeli sesuatu yang ada di dalam 
kandungan unta, hingga unta itu melahirkan, lalu anak unta tersebut melahirkan kembali". 


Bab: Jual beli mulamasah 


LA 
w 


n RA SAK AN SAP At 
KANAN AAN GS < sxi 3 AB? NISN JA b 
SEN مش الَو‎ 


2000. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada 
saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah 
mengabarkan kepada saya 'Amir bin Sa'ad bahwa Abu Sa'id radliallahu 'anhu 
mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang munaabadzah, 
yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan 
mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya 
atau melihatnya dan Beliau juga melarang mulaamasah, yaitu menjual kain dengan hanya 
menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu 
sentuh berarti kamu harus membeli) " 


ع 


ر A‏ ر رار ور an‏ 5 7 
IE SAS Sis‏ دتا يو بُ ڪن مڪنا ي هر ge‏ اله ڪه قال GA‏ 
سين ن يكبي الو Peran ANA NE KÊN N‏ 


2001. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: "Kami dilarang dari libsatain yaitu seseorang berselimut dengan 
orang lain dalam satu kain lalu mengangkat kain tersebut sampai pundaknya dan juga 
melarang mulamasah dan munabadzah". 


Bab: Jual beli munabadzah 


2 ر‎ Zg Z, LNG و مس م 227 و‎ - KS, AA A2 
دعن الا عن عَنَأبي‎ IN yi gas قال‎ Jae an] Kas 


TAIN“ ANANG 7 8 سس‎ NENENG kA وير‎ AG PA 
BEN AN Kea ag A هرَيرَهَرَضِيَ‎ 


2002. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Muhammad bin Yahya bin Habban dan dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
mulamasah dan munabadzah". 


A Pa Z سس‎ 22 07 2 4 
رس م وم ?2 2 اا‎ 22 SANI 24 و‎ GAWA > | 
يور ہے 4 2 و دود‎ Í Pa Z 0 
NI NANA NAN kana Lo. ےر‎ 247A% -2 س‎ LUAR a‘ - 
ENTAS 
SUA 
ai 


2003. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
'Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Atho' bin Yazid dari 
Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang libsatain dan 
dua cara jual beli yaitu mulamasah dan munabadzah". 


Bab: Larangan bagi penjual untuk tidak memerah unta, sapi dan kambing.. 


کا ا یکر کد اال E‏ عع قن یدع YG AM‏ هه ودود ت LINA‏ 
PS: .‏ . . . ۵ . 

24222 مارم‎ 72 ANGGA San Sera Cin كر کے‎ PETA A 
E EN AE AEAN AN ETARA 

و 3 a 3 NG‏ و GG?‏ 0 2 
SALES GEA iss‏ هاو صا gah‏ و يذ 5 CAN aa gê‏ 
ال ف ٤ک‏ الک“ صا NE 2 Loa, KAM‏ ک2ا 
RAI‏ ن ر عن ا ي هر NE‏ صل الله re aa‏ ل بَعضمم SANGE‏ 

» ھور‎ 2 2. NX 7 


PA و ردم | 2452 ب‎ an DG Aan A A و‎ ZN ر‎ 
SEA AN NG 


2004. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj berkata, Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian menahan susu unta dan kambing. Maka siapa 
yang telanjur telah membelinya maka dia punya hak pilih apakah akan tetap diambilnya atau 
dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma". Dan disebutkan dari Abu Shalih dan 
Mujahid dan Al Walid bin Rabah dan Musa bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Satu sha' kurma". Dan sebagian mereka berkata, dari Ibnu 
Sirin: Satu sha' makanan dan dia punya hak pilih selama tiga hari". Dan sebagain yang lain 
berkata, dari Ibnu Sirin: "Satu sha' kurma" dan tidak menyebut tiga hari dan riwayat yang 
menyebut kurma saja lebih banyak". 


AN رضي‎ gana NE EKA بو‎ NIS SN EA Babi KAA IA SAI 


LA 
GA? 
2$ 4 AAN واه‎ 


Selasa : BASA ês ja ALS AGS $ Sasa شَاةٌ‎ KENA NGA 


A 2 GA 


2005. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir berkata, aku mendengar Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Abu 
'Utsman dari 'Abdullah bin Mas'ud radliallahu "anhu berkata: "Siapa yang membeli kambing 
yang ditahan susunya lalu dia membatalkannya maka hendaklah dia mengembalikan 
kambing tersebut beserta satu sha' kurma". Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
menyongsong dagangan (diluar pasar) ". 


Ae LG 


BEAN Gi يهر‎ bên ANE ELEGAN Ka عبد الله‎ Ka 
قال لا تقو االو کا ولا يبع عض ڪي عل بيع بعص ولا اشوا‎ aka ALA رسو ل اله صل‎ 
sa In BA an sanyo 


Kea 
2006. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian mencegat rombongan dagang 
(sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian kalian membeli barang yang dibeli 
orang lain (sedang ditawar) dan janganlah melebihkan harga tawaran barang (yang sedang 
ditawar orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan janganlah orang kota membeli 
buat orang desa. Janganlah kalian menahan susu dari unta dan kambing (yang kurus dengan 
maksud menipu calon pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka dia punya 
hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka dikembalikannya dengan 
menambah satu sha' kurma". 


CN 


Bab: Jika mau, ia boleh mengembalikan hewan musharrah (tidak memerah susunya 
hingga tampak besar saat dijual), dan bagi yang sudah memerahnya maka wajib 
menyertaan satu sha' kurma 


5 A ع و سدسم‎ A A 2. ر ر ردو‎ 
TANNE KE AE AA OB Ar بنج‎ TAS AI aer محمد بن‎ (SIS 


KA SAN SAN NAN aa‏ اشرق 
Prg‏ ے مي GANG?‏ رر چو ر کہ - Z2 4 Neta NA A.‏ 
Ie BLS SA KA‏ وَإِنْسَحِطْهَاقَفِي حلاصا piit‏ 


ص 


2007. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru telah menceritakan kepada 
kami Al Makkiy telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan 
kepada saya Ziyad bahwa Tsabit, sahaya 'Abdurrahman bin Zaid mengabarkan kepadanya 
bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Siapa yang membeli seekor kambing yang ditahan susunya maka jika ia 
rela dia boleh mengambilnya dan bila dia tidak suka dia kembalikan dengan menambah satu 
sha' kurma". 


Bab: Menjual budak yang berbuat zina 


- A P 6 -2 32 03 y ر م 4 يج ررمي‎ Pa LA Yang 

BER أي‎ ên b EN سويد‎ S JEANS SA ANA Si 

F Adi SAS سكم‎ gak KN صل‎ SANG FAK NS 
ار 9 | او شو و .م‎ 21417 As Is FIL, 

Petai PS ES E BY Pa Fo 


2008. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya Sa'id Al Magbariy dari Bapaknya dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu bahwa dia mendengarnya berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Jika seorang budak wanita berzina dan terbukti perzinahannya maka 
dia dihukum cambuk tanpa dicela dan dihinakan. Jika berzina lagi maka dihukum cambuk 
tanpa dicela dan dihinakan dan jika berzina lagi untuk ketiga kalinya maka juallah sekalipun 
dengan harga senilai sehelai rambut". 


- A 


MEMEK در‎ 


AÉ A gagé AN êkas NG Ja ANEH 


ra 


BE ena ES AN Jadah sale Par AN AN RAN با‎ IE 


r 


MSI بض ولو بضغير‎ -f بيعو هاو‎ sesal IA asa TEENE 2 55 
ابعة‎ AYAH] 


2009. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepada saya 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid radliallahu 
'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang seorang budak 
wanita bila berzina sedangkan dia belum menikah, maka Beliau bersabda: "Jika dia berzina 
maka dihukum cambuk kemudian bila berzina lagi maka dijual sekalipun seharga seuntai 
rambut". Ibnu Syihab berkata: "Aku tidak tahu apakah dia dijual setelah tiga kali atau empat 
kali berzina". 


Bab: Jual beli dengan kaum wanita 


Jaga ال‎ Gg sag É NET NE AAL ابو‎ SAS 


9 


ARE Jia gale: AN AN شق شو‎ Kanaan an 2 
WOTE PAMA عل‎ gain ka aé KL ELANG AS EN AG 


Za 


AA 56 AAS Ih BIAN ANIS Gb طون شرو‎ IG 


aa ANN Ae 
BEA Ah SBU GA 


2010. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy, berkata, 'Urwah bin Az Zubair telah berkata, 'Aisyah radliallahu 'anha: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menemuiku lalu aku ceritakan bahwa aku 
telah membeli budak, hanya keluarganya mensyaratkan bahwa wala" tetap milik mereka. 
Kontan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Belilah, dan merdekakanlah, dan 
hak wala" bagi yang memerdekakannya." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri 
menegakkan ibadah malam hari lalu memuji Allah sebagaimana menjadi hakNya kemudian 
berkata: "Bagaimana bisa orang-orang membuat syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitab 
Allah. Siapa yang membuat syarat yang tidak ada pada Ktab Allah maka merupakan syarat 
yang batal sekalipun dia membuat seratus syarat. Karena syarat yang dibuat Allah lebih hak 
dan lebih kokoh". 


CALL رضي‎ HE يُحَدَتُعَنَ عَبَدِ‎ is Case بنا يعَباوحَدََتَاهَمًاء‎ TA BAM Na 


ML ssi MALAM II Hp PER ENE ASI 


UE AGAR MLS la saree wW‏ حرا كَانَرَوْ ج 
Peru é 3‏ 


NG. 


2011. Telah menceritakan kepada kami Hassan bin 'Abbad telah menceritakan kepada kami 
Hammam berkata, aku mendengar Nafi' menceritakan dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu 
'anhu bahwa "Aisyah radliallahu 'anha menawar Barirah lalu Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar untuk menunaikan shalat. Setelah Beliau datang, 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Mereka enggan untuk menjualnya kecuali meminta syarat wala' tetap milik 
mereka". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya wala" (untuk 
budak) bagi siapa yang membebaskannya". Aku bertanya kepada Nafi': "Apakah suaminya 
orang merdeka atau budak?" Dia menjawab: "Aku tidak diberitahu". 


Bab: Apakah boleh orang kota menjual kepada orang kampung tanpa upah? 


JA ELÉ Sa E An ANA MN en Á 4 HE pA 


4 
D A 
4 


SMAN اللَّهوَ‎ gan KASI Pasta jedas EA شوق امرض‎ NG 


A 


ELA AN sÉ Sa ENANS 


2012. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Isma'il dari Qais aku mendengar Jarir radliallahu 'anhu berkata: "Aku berbai'at 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk bersyahadah Laa ilaaha illallah wa anna 
Muhammadar rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, mendengar dan tho'at 
serta setia kepada setiap muslim". 


NAN Mean a SAS SIN 
MIPA JAN لا تقو كفو‎ ALA Je NG SINA عَبَّاسِرَضِيَ‎ 


ر سير و2 


KAR KII عا‎ YA) مَاقَوَ‎ ag PAN 


2013. Telah menceritakan kepada kami Ash-Shaltu bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari 'Abdullah bin 
Thawus dari Bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian songsong (cegat) kafilah dagang (sebelum 
mereka sampai di pasar) dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa". Aku 
bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: "Apa arti sabda Beliau: "dan janganlah 
orang kota menjual untuk orang desa". Dia menjawab: "Janganlah seseorang jadi perantara 
(broker, calo) bagi orang kota". 


Bab: Pendapat yang tidak membolehkan orang kota menjual kepada orang 
kampung tanpa upah 


KE Ke Aa Ki BAE Ba‏ ا 


V 


0 2 مده اسه وار ر ا | 1 ب ZA‏ ا AN‏ 2 
AE El‏ ين عْمَرَ رَضِيَ MEA‏ قال سول الله PRA VP AT‏ يَبِيعَ حَاضِرٌ IN‏ 
NGA PN‏ 


2014. Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Shabbah telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Ali Al Hanafiy dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar berkata, telah 
menceritakan kepadaku Bapakku dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa": 
Hadits ini telah dikomentari oleh Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma. 


Bab: Orang kota tidak boleh membeli dari orang kampung dengan perantara calo 


SERA kak عن اب ھاپ ن‎ AAA Nem Aa La 


Nana SG WN da gala TAK NGE 23 ETS 25533 
MO ASN AAS 


2015. Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan 
kepada saya Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa dia mendengar 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah seseorang membeli apa yang sedang dibeli saudaranya dan janganlah 
kalian melebihkan harga tawaran barang (yang sedang ditawar orang lain) dan janganlah 
orang kota menjual buat orang desa". 


3G P IM 


واي 32م L. 2242 Pa Gran‏ و وماس 4 مر AA?‏ 4 
aa EE‏ اها اكه PANAS‏ بن مالك رضي الله ba‏ 
3 يَبِيعَ حَاضِرٌ AI‏ 


2016. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Mu'adz telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Muhammad bahwa 
Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: "Kami dilarang bila orang orang kota menjual 
kepada orang desa". 


Bab: Larangan untuk menghadang kafilah dagang (sebelum sampai pasar), 


Te Z - 7 ر او ر بر رو ا او 7 و‎ SA aA as. 
ali kenaa aan a هاب حَدثتاعبَيّدالها‎ NE (as اشد سن نار‎ 


el 


A يَبِيعَ حَاضِرٌ‎ PK عليه‎ DIAN NGE T 


2017. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah Al 'Umariy dari Sa'id bin 
Abu Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang menyongsong (mencegat kafilah dagang sebelum sampai di pasar) dan juga 
melarang orang orang kota menjual kepada orang desa. 


بيه قالّسَأ KG‏ 


A لباو اللا‎ KN baa NA SEMEN عباس رضي‎ 


2018. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
'Abdul A'laa telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari Bapaknya 
berkata: Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: "Apa arti sabda Beliau 
"Janganlah sekali-kali orang kota menjual kepada orang desa". Dia menjawab: "Janganlah 
seseorang jadi perantara (broker, calo) bagi orang kota". 


Eun AE 5 دام‎ FAN يوعد تاعيد عدا‎ AANE ANENG 


Ge 


NGAEN an عُثْمَانَ‎ Ni bai SANA PSA AA Saksis 


دعر و GA‏ 


CA Ara êh لكيهو‎ NABA AJB SERA SAN Gya 


2019. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' berkata, telah menceritakan kepada saya At-Taimiy dari Abu 'Utsman dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu berkata: "Siapa yang membeli kambing yang ditahan susunya lalu dia 
membatalkannya maka hendaklah dia mengembalikan kambing tersebut beserta satu sha' 
kurma". Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyongsong dagangan (diluar 


(Na اع‎ LIPI mane » 5 Beng و‎ A رر 2 ب ور‎ Da GP 
E ai A Ga ny aa 


AN bag 5. JAN GAN 5 بَعْض‎ 27 TAN: a 2۸ ورو‎ E NAFS ZA 


1 
= 


2020. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Janganlah sebagian kalian menjual diatas jualan sebagian yang lain dan 
janganlah pula kalian menyongsong dagangan hingga dagangan itu sampai di pasar-pasar". 


Bab: Batas bolehnya penghadangan (kafilah dagang) 


TSS JEX CE رضي‎ AA En BEE جو 3 ير‎ ALA PPA ATA 
KERANA Ba ASN ya PAR AI LAN SA المأ‎ Lag HABIS ال‎ 


2. Ang و‎ 36 e) و‎ > < 
PURUN Kap gliola i 


2021. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah berkata, dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: "Kami dahulu biasa 
menyongsong kafilah dagang lalu kami membeli makanan. Maka kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang kami membelinya hingga makanan tersebut sampai di pasar 
makanan". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: "Ini larangan untuk transaksi diluar pasar 
sebagaimana dijelaskan oleh hadits 'Ubaidullah". 


| و‎ Sala NELE ÊU cÚ 


A 


3 Nara 2 عله‎ ZA IN NE كول‎ a a A و‎ Was 


2022. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 
'anhu berkata: "Dahulu mereka berjual beli makanan jauh di luar pasar lalu menjualnya di 
tempat itu pula, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual makanan di 
tempat (pembeliannya) hingga makanan itu dipindahkan lebih dahulu". 


Bab: Membuat beberapa syarat dalam jual beli yang tidak halal 


2 3G 


SHAA ea ATENAS يوست‎ A AA 


2 LA LA 
Asi - 


56 g2 $? 247 ANG 4 wi . Pa - 2, Pra A 
4 هلكا‎ AA ARAN Da KAHANAN JANAH KA G NENG n p جَاءَدَنِي‎ 


pa ELSA 3 CAB 2 ر‎ SERBUAN 5 PISA 
£ Sat INI; kagen 5 gah Na Aaya Par AN AN PA 
ii SANA صل‎ NE SAH pal SA SEN 


AA ل‎ 


dela gal Mheá َمَعَلَتعَايسَهُعكَامَرَسُو ل‎ ak ib KAN NS: NAD, SAS 


Z 9 PA . 2 4 85 4 م‎ Ha - P 22 2, gen LA ر ار ر ر وا‎ 5 G 
اله ما کان‎ SS BELI ل ر جال شةر طون شر و‎ JANJI SANA pÉ 


> 


XK pe رر ور‎ ¢ ai Aa ر وار‎ Sa Pa 2 
PN ISI su b LE و‎ a ط ليس في‎ ia 


2023. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Bahwa 
Barirah datang kepadaku seraya berkata: "Tuanku telah menetapkan (tebusan untuk 
pembebasanku) sebanyak sembilan waq yang setiap tahunnya wajib kubayar satu waq, 
maka tolonglah aku". Aku berkata: "Jika tuanmu suka, aku akan bayar ketetapan tersebut 
kepada mereka dan perwalianmu ada padaku. Lalu aku penuhi. Kemudian Barirah datang 
kepada para sahabat sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk, lalu 
dia berkata: "Sungguh aku sudah menawarkan hal itu kepada mereka namun mereka enggan 
menerimanya kecuali bila perwalian tetap menjadi hak mereka". Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar hal ini lalu 'Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: "Ambillah dia (Barirah) dan berikan syarat 
perwalian kepada tuannya bahwa perwalian seorang budak adalah bagi yang 
memerdekakannya". Maka 'Aisyah radliallahu 'anha melaksanakan perintah Beliau. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji 
Allah dan mengagungkan-Nya kemudian bersabda: "Bagaimana jadinya suatu kaum, mereka 
membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada Kitabulloh. Apapun 
bentuknya syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Allah maka syarat itu batal sekalipun 
seratus kali persyaratan. Ketetapan Allah lebih berhaq (untuk ditunaikan) dan syarat (yang 
ditetapkan) Allah lebih kokoh. Sesungguhnya perwalian (seorang budak) adalah untuk yang 
memerdekakannya". 


A - 4 4‏ 
1822 ےو ا م وو و | 13 SA PP A2‏ کار اوو 4s‏ 21 
Z‏ 


AK 2 E NG NGANGGE NAN KA NANG aan Ta, mat NA اسار‎ Sa" 
AR م.».‎ >| pa - 3 5 ea e aa ترد ر‎ AE 
كرت ذلك‎ MURENG, ES D فتعتقهاففال أهلها‎ BG blos iona ga) 


4 a 
AA ANA Ai Arab aq 3. 
ءلمَناعتق‎ 3 b يَمُتعك ذل‎ 3 J aa لله‎ dea Ja 


2024. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa 'Aisyah, Ummul Mu'minin 
radliallahu 'anha berkehendak untuk membeli seorang budak wanita lalu dibebaskannya. 
Tuannya berkata: "Kami jual kepada anda namun perwaliannya tetap menjadi hak kami. 
Kemudian kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Maka 
Beliau bersabda: "Janganlah menghalangi kamu persyaratan mereka itu, karena 
sesungguhnya perwalian (seorang budak) adalah untuk yang memerdekakannya"'. 


Bab: Menjual buah kurma dengan buah kurma 


LA pre 


A SNG I‏ ر ر و و r‏ و 2 56 ا ر 
SI SS‏ الو ليد حَدثتا Ular ME EN‏ بن EN‏ 


z 


| ارو‎ 
SAN 
A 04 


عن 
?2 2 2 اس > اس اا“ 92 NAIZ‏ ارس > اسم انم 
aNG A L‏ الشعي ربالشعير ربا إِلاهَاءَوَهَاءَوَالتَمَد 


A A 


44: 


A bgi EN Tega 
ربا إِلاهَاءَوَهَاءَ‎ ZA 


2025. Telah menceritakan kepada saya Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bahwa dia mendengar 'Umar radliallahu "anhu dari 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jual beli beras dengan beras adalah riba' kecuali 
begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini 
(kontan, cash), kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash) ". 


Bab: Menjual buah anggur dengan buah anggur, makanan dengan makanan 
5 TA -4$ PP PP II LA 2G کی‎ aa RLE A Pa Tapa Ip 
اله صل الله‎ gen NAN عد اله بن عَمَرَ رَضِيَ‎ LE مالك عن ناف‎ AGI 


Z م‎ Z و‎ 2 2. - 44 A a? 2 a? 5 4 - 
2 5 NSG 2 ru A EA 4214 AA EA 2 7 AN AN سس صم‎ AL 


2026. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari 
Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang Al Muzaabanah. Al Muzaabanah adalah menjual kurma matang dengan kurma 
mentah yang ditimbang dan menjual anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang. 


4 8 4% 32 3G Any 2 NG م معي 7 ع‎ 93 PIL ر‎ - PA Pa KAP 


ra Pe 


EA AAA بكي‎ 3 Ga) KA pan GA Gi ca KA) EE ALA صل‎ 


P 
9 z Z 7 A Padi 
- 55 PWA PAG LAN 21244 277 SNET KA 35 É و‎ 
Wei Aja ِي ريد تا تَأنَالنْبيَّ صل الله‎ 2 


2027. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah. Dia berkata: "Al Muzaabanah adalah 
seseorang menjual buah dengan takaran, jika lebih maka berarti keuntunganku dan bila 
kurang berarti resikoku". Dia berkata: Dan telah menceritakan kepada saya Zaid bin Tsabit 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi kelonggaran pada 'ariyah dengan taksiran". 
('Ariyah jama'nya 'aroya adalah menjual kurma yang masih dalam tangkainya di kebun 
dengan taksiran sehingga ketika berlalu waktu menjadi banyak, pent). 


Bab: Menjual gandum dengan gandum 


LA LA LA 
£ 


Z E re 4 Z 
A a Awan 2 ع‎ 21.2 AMA 7 و‎ 7 Lah م 205 م رو‎ MK 
Bre adasa IP AE SAE بن يو سف | خبر امالك‎ MAKA USS 


A 


AN Pa و اور‎ 1 f 0 1 2 a 27 ار‎ a ASA ا‎ < a 
NG فا خذالذهب‎ a اصطر‎ aa بماةدیتار فد عَاني‎ 


A 


da EE EA 2 74 -4 رر‎ 21-4% La 
إلَاهَاءَوَهَاءَوَال‎ A a bo 


AR ANN jai, ad) pala GAN, بالشعير‎ 


2028. Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus mengabarkan kepadanya bahwa dia mencari sharf 
(barang dagangan) yang akan dibelinya dengan seratus dirham. Maka Tholhah bin 
'Ubaidullah memanggilku lalu kami saling mengemukakan harga dia membeli dariku lalu dia 
mengambil emas sebagai ganti pembayarannya seraya berkata: "Hingga tukang gudang kami 
datang dari hutan". 'Umar mendengar perkataan itu lalu berkata: "Demi Allah, janganlah 
kamu meninggalkan dia hingga kamu ambil bayaran darinya karena Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas dengan emas adalah riba' kecuali begini-begini 
(kontan, cash), beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum 
dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash) dan kurma dengan kurma 
adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash)." 


Bab: Menjual emas dengan emas 


Z A = 


A 159. واي‎ kao رور‎ KÉL NGGEGANA > 22744712F 2 ATU, an ےا‎ 


SA‏ قال قال SG AN‏ 55 ضی اهمه قال رَس ول الل صل GAN‏ سملا يعوا 


> ر لام م‎ A x | لس‎ P i.a, ار‎ AS 74 7 
>? 9 2 SA 
ea : 


2029. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada 
kami Isma'il bin 'Ulayyah berkata, telah menceritakan kepada saya Yahya bin Abu Ishaq telah 
menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah berkata, Abu Bakrah radliallahu 
'anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Janganlah kalian 
berjual beli emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, perak dengan perak 
kecuali dengan jumlah yang sama dan berjual belilah emas dengan perak atau perak dengan 
emas sesuai keinginan kalian". 


Bab: Menjual perak dengan perak 


0 923 2 9 - pen AA BAL & 2 وو‎ 252 wr 259 PN و و‎ | 259, 
Tana ورو‎ PNG PAK ل ميرو‎ 2 PAT Asi اور ور‎ -A 5 4 و مهو‎ > 


و 


GAB at IA 2124%‏ م 4 AD Ta NAK‏ ر ر 
La ale‏ فَلَقِيَهُعَبَدَاللَهِبَنْعْمَرَ قَقَالَيَ أْبَاسَعِيدِمَاهَذَاالذِي تَحَدَتْعَنَرَسُو ANI‏ صل الله 


4 


SANG ERIN يقو‎ AAN الو صل‎ AE PAN pana ابو‎ Ja gaga 


Z Z 
و .2 الى و و‎ Lag 
& NE, AL هَ اله‎ & Yu 
وَالوَرِقَبِالوَرقَم به‎ E A 
z 2 77 2 - z 2 


2030. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'ad telah menceritakan kepada 
kami pamanku telah menceritakan kepada saya anak saudaraku Az Zuhriy dari pamannya 
berkata, telah menceritakan kepada saya Salim bin "Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar 
radliallahu 'anhuma bahwa Abu Sa'id Al Khudriy menceritakan kepadanya seperti hadits 
tersebut dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhuma menemuinya lalu berkata: "Wahai Abu Sa'id, apa yang telah anda ceritakan dari 
hadits dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam?. Maka Abu Sa'id berkata: "Tentang sharf 
(dagangan), aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jual beli emas 
dengan emas harus sama jumlahnya dan uang kertas dengan uang kertas harus sama pula 
jumlahnya". 


LG‏ ور 2 4وا 
لا 


gi. ZAR ر‎ ka 2 وا‎ 2 Åy? 


NG 22 {Z TA FEE 8 6 Ni KANG AKAN A NA. 21 TN 
3 25 IE awani ASN سَلْمْ قاللا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل و‎ jaa Je 
r 


A و > 04 2 رم و‎ 
. > 421431472 A z 7 7 5 ره به ده‎ > BS LAN A & 4 4 a A z 
FÉR gand ولا تَشِفْوَابَعْصْهاعَ بض ولا‎ EA 


2031. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi" dari Abu Sa'id Al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah kalian berjual beli emas dengan emas kecuali sama jumlahnya dan 
jangan kalian lebihkan yang satu atas lainnya dan janganlah kalian berjual beli uang kertas 
dengan uang kertas kecuali sama jumlahnya dan jangan kalian lebihkan yang satu atas 
lainnya dan janganlah kalian berjual beli yang disegerakan (hadir) dengan yang diakhirkan 
(ghoib, ditangguhkan) ". 


2 IM 
TI وو‎ EA ره‎ AK 


Bab: Menjual dinar dengan dinar secara tempo 


STL Ss رتو‎ FG 2 Aa NL 22a NS NIL قري لكر‎ eh aah 
BSI an SAS G3 > as akan حَدَتَمَاعَيَبَنْعَبَّدِ اله حَذثتا الضحاك‎ 
SALA AN a INI ATASAN رَضِيَ‎ GEN Ke AN PS 
NG PON PAS عنهيَقَول دينار‎ GESI باسعي‎ a SANG GI 


PP 
- 4 Z 
- 


2 z 2 مو‎ A - - 
ارہ‎ at LIA ae A 2 Azo LA TALI 2 A KAK 2 GA AFFA 2 
صل ال عليه سلما‎ gan an بو سَعِيدٍ سَألَتهفقلت‎ SA) an 
Pa 


Z - - 
w l oS, DA 


Ed aka LA سُو لاله صل‎ PAN 5 YG IS NGAOS 3 
A 0 Ta AK ا‎ EA 
Kam NG NG la ANE SAKA AA 


2032. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Adh Dhahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah 
mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar bahwa Abu Shalih Az Zayyat mengabarkan 
kelpadanya bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu berkata: "Dinar 
dengan dinar dan dirham dengan dirham". Aku berkata kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma tidak mengatakan seperti itu. Maka Abu Sa'id berkata: "Aku pernah 


bertanya kepadanya dimana aku katakan apakah kamu mendengarnya dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam atau kamu mendapatkan keterangannya dari Kitab Allah?. Maka dia 
menjawab: "Semuanya itu aku tidak pernah mengatakannya. Dan kalian lebih mengetahui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam daripada aku namun Usamah mengabarkan kepadaku 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tidak ada riba, kecuali riba' nasi'ah" (riba 
dalam urusan pinjam meminjam dengan ada tambahan). 


Bab: Menjual perak dengan emas secara tempo 


CI TEE EL aaa PN Pane E 


Fe KAI AS Kila Maa KEP BNN EA 
(on BEA gen Aa saé BA ASIA 


2033. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya Habib bin Abu Tsabit berkata, aku 
mendengar Abu Al Minhal berkata; AKu bertanya kepada Al Bara' bin 'Azib dan Zaid bin 
Arqam radliallahu 'anhum tentang sharf (jual beli emas dengan dirham atau sebaliknya). 
Masing-masing dari keduanya berkata: "Ini baik menurutku dan keduanya berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang jual beli emas dengan uang kertas 
sebagai hutang". 


Bab: Menjual emas dengan perang secara tunai 
3 2 La dy. ا م وء و چ‎ A ورم م وى‎ 24 
SP AE SAS بنا ي إِسحَاقَ‎ aé : JA GANG SA E AA انين‎ ke Sh 


SAN gadah LAN وَسَلَّم عن‎ ALA SAN ATASAN خضي‎ n بكر‎ 
CE AS GANG kai sa Kahi AKI 


r 
- 


1 


2034. Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
'Abbad bin Al 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishag telah 
menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Bapaknya radliallahu 'anhu 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli perak dengan perak dan emas 
dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan memerintahkan kami untuk berjual beli 
emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami dan perak dengan emas terserah 
bagaimana keinginan kami". 


Bab: Jual beli muzabanah 


BE LAKI PEETA DA AN Sen 
ال صل اللا َيْهِوَسَلَّمْكَالَلَاتبِيعُواالتّمَرَحَنَّى يَبَدُوَصَلَاحُهُ‎ ALE بَنِعْمَرَرَضِيَ‎ 


4 
: 


Wa 3‏ 
p‏ الود PS‏ مح ع Le ng A s2 AK‏ 56 و Ahe‏ مم . 54 
wW $ d 1‏ . وار . 
وسل ر حص NA SISA‏ بأو بِالتَمُرِوَلمَ ير حصفي غيره 


2035. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya Salim bin 'Abdullah dari 
'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah kalian menjual kurma kecuali setelah jelas bagusnya dan janganlah 
kalian berjual beli kurma matang dengan kurma basah ". Salim berkata, dan telah 
mengabarkan kepada saya 'Abdullah dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam telah memberi kelonggaran dalam jual beli 'ariyyah yaitu kurma muda dengan 
kurma matang dan tidak memberi kelonggaran pada selainnya". 


rk و‎ AA و‎ 


814 ورور اءع‎ A a, کا‎ » 5 Aa E ? A ل اوا‎ 
الله‎ pa ILY ane ea 

0 - / KA 0060 2 A Pa LN AN AA Z BN sana Pan Tn E 
بالرَّبيب‎ NS بالتمُر‎ sad) PEN Gad GK AE Ga AAN Je 
2036. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang Al Muzaabanah. Al Muzaabanah adalah menjual kurma masak dengan 


kurma basah dengan timbangan tertentu dan menjual anggur kering dengan anggur basah 
dengan timbangan tertentu. 


LA 
£ 


ak MA KT مو‎ Ds ka 7 واوو اور‎ 2 MW AN AT ب 2ج‎ 5 NA ES 
BEKAS ابنأ‎ AS تا مالك عن داو دب الحصین عا ی‎ AH عبد اللہ بن یو سف ا‎ SS 


NA ANG ALANG 2 4 ر ور ر‎ BA وم ور‎ Lu TAI - 


JIN tio AI, MIN RAM AN 


2037. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Daud bin Al Hushain dari Abu Sufyan, sahaya Ibnu Abu Ahmad dari Abu Sa'id AL 
Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah dan AL 
Muhagalah. Al Muzaabanah adalah membeli kurma masak dengan kurma basah yang masih 
berada di pohon". 


ME امن عباس وم‎ EA Ker ENGGEN GE IA NGGAK ANE 
1 Z 2 7 pA 7 


5 AA 1 0 af A 
A EAER IA AN 


2038. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah dari Asy-Syaibaniy dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Muhaqalah (jual beli buah yang masih 
ditangkai dengan gandum) dan Al Muzabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan 
kurma yang sudah dipetik). 


3G‏ و 


ر ار ga‏ 3 و ور KK‏ ر ار ر NG‏ م و A‏ و 4 f‏ 
NE is‏ شام DE‏ ڪن ANE EN‏ ټ ريي AA‏ 
رسو ل الله صل الله MA 3 AGS?‏ لم ار Yea SA lah at‏ 


2039. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Zaid bin Tsabit radliallahu 'anhum bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi kelonggaran bagi pemilik 'Ariyyah untuk 
menjualnya dengan taksiran". 


Bab: Menjual kurma pada pohonnya, dan jual beli Araya 
TS O E ES 
-A - BE AN 24 212A SAN 
0 Las, 


2040. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atho' dan Abu Az Zubair dari 
Jabir radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual buah (dari 
pohon) kecuali telah nampak baiknya dan tidak boleh dijual sesuatupun darinya kecuali 
dengan dinar dan dirham kecuali 'ariyyah". 


ME IA Ha عبد الو هاب قال سيعت‎ SAE SAS 


0 
A 


KAN رر ب‎ MEP AS KU KENA Tatar وا‎ 
Ha Pee TAAT ANA MEA Ie Sinta يَرَةرَضي الله عن‎ gag Nk 
SEKIAN 


2041. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata, aku 
mendengar Malik ketika ditanya oleh 'Ubaidullah bin Ar-Rabi'; "Apakah Daud menceritakan 
kepadamu dari Abu Sufyan dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi kelonggaran dalam jual beli 'ariyyah dengan (menambah) lima wasaq 
atau lebih kecil dari lima wasaq?. Dia berkata: "Ya, benar". 


dekan عبد ال حَدَتْمَاسُفْيانُكَالَكَالَ يَحْيَى‎ KEY Sis 
Ce D Ta Arga Sela ALA Je NPG AH Kain 


A 


ae ANANG as a ANG AE sas PE NGEH AN Ga en 
SASARAN aa) MG NGA ga ga NGEH KG 


IM 
و‎ 2 Wa LA 


ES bê an Abi مَايُدَرِي‎ La KA NAH A TAA NGT A BAS 


ze 


ata a 2 575 7 7 000 Pa 7 Pn 1 2, P PERAS -fA ردم‎ AS 
رر د‎ s 
AASE 


2042. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata,, berkata, Yahya bin Sa'id; aku mendengar Busyair berkata; aku mendengar 
Sahal bin Abi Hatmah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual kurma 
masak dengan kurma basah, damun Beliau memberi kelonggaran pada 'ariyyah untuk dijual 
dengan cara taksiran untuk dimakan ruthobnya (kurma basah yang masih muda) oleh 
pemilikya. Dan Sufyan berkata pada suatu kali; selain Beliau memberi keringanan pada 
'ariyah, yang pemiliknya menjualnya dengan cara ditaksir, yang mereka boleh memakan 
ruthob. la berkata, itu sama saja. Sufyan berkata; lalu aku berkata kepada Yahya dan ketika 
itu aku masih remaja, sungguh orang-orang Makkah mengatakan bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam membolehkan menjual 'ariyah. la berkata; apa yang dimaksud penduduk 
Makkah? Aku menjawab: mereka meriwayatkannya dari Jabir, lalu ia terdiam. Sufyan 
berkata, hanyasanya yang aku maksud bahwa Jabir itu adalah orang Madinah. Lalu dikatakan 
kepada Sufyan: Apakah tidak ada larangan untuk menjual buah-buahan hingga benar-benar 
baik keadaannya? la menjawab: tidak. 


Bab: Penjelasan tentang Araya 


LA 
وم‎ GA 


ر کے ورگ کر إو NGA‏ و ملع 27 I7‏ 2ر Ala CIS”,‏ م s9‏ 1,72 9 
rama SIS‏ ابن تلا خر تا عبد الا خر نامو س بن AS‏ عن نافع عَنَابّنِ ME AS‏ 


A 


NS الْعَرَايَاأنْتْبًا ع بِحَرصِهَا‎ AI ek PALA صل‎ ANG gen ALA eE 


Y‏ ده 


WA 7 kg 01 01 ap 2 Z 2 Pad 
BG AD Pra SEA Pa AN 
2043. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah anak dari Mugatil telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari 
Nafi' dari Ibnu "Umar dari Zaid bin Tsabit radliallahu 'anhum bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah memberi keringanan pada 'ariyah yang dijual dengan cara taksiran 
timbangan (berat). Berkata, Musa bin 'Ugbah: "Dan yang dimaksud jual beli 'ariyyah adalah 
kurma-kurma yang sudah dikenal lalu kamu datang untuk membelinya". 


Bab: Menjual buah sebelum nampak kematagannya 


LA 
ra 
ووو و‎ 


ر يل ررد 2.6 ا P 2i E‏ چ DNA GEN‏ 
SAS‏ عبد الله بن يو سف أ مدا مالك عن افع عن TAS PANAS‏ رضي ANG pda NYA‏ 

2 ورا م و‎ MA Ta a 74, وو‎ 2 A 54 22 KO 1 - 

صل الله Ea‏ النَمَارِحَتى SAN AS Sa‏ لمبّتا ع 

2044. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari "Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. 
Beliau melarang untuk penjual dan pembeli. 


AN ل الله صل‎ SAE sn َنأ ر‎ É Ja alah BALA LE CAN EA Sis 2 


2722 مه‎ „225 27 SMA 24 5. 24 De As اد سس ار‎ EA 
SS IE قال ابو‎ 3 JENG SERAH 


2045. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mugatil telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Humaid Ath-Thowil dari Anas radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual buah kurma hingga telah 
sempurna. Berkata, Abu 'Abdullah: "Maksudnya hingga nampak merah". 


ر يم ر A‏ يدام وم 5 Kana‏ أ 5 PP‏ 2 
ES Sa‏ بن سوي ڪنل بن aa Pe na‏ عم ME Pee‏ 


A PA Z 


eka gal Megang‏ تا َالثَّمَرَة 
كَالَتَحْمَارُ 3333253 (JS‏ 


2046. Telah menceritakan kepada kami Musaddaad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Yusuf dari Salim bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Mina: Aku 
mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
telah melarang menjual buah-buahan hingga 'tusyaggah' alias sempurna. Ditanyakan apa 
ang dimaksud dengan 'tusyaggah'. Dia menjawab: "Jadi kemerahan dan kekuningan 
sehingga dapat dimakan". 


aii‏ ا 


Bab: Menjual kurma sebelum nampak kemataganya 


2 


حَدَدْنِي SE‏ نايع A Ba‏ منص ور DENG GNI‏ ا ا مالك 
رضي JANGE UNS AG ANE AN yah AN nana BELA‏ 
Sei‏ قال يمار 3 Hias‏ 


2047. Telah menceritakan kepadaku 'Ali bin Al Haitsam telah menceritakan kepada kami 
Mu'allaa bin Manshur Ar-Raziy telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan 
kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau melarang menjual buah-buahan hingga jelas 
kebaikan dan (melarang pula menjual) kurma hinga sempurna. Ada yang bertanya; "Apa 
tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "la menjadi merah atau kuning". 


Bab: Jika menjual kurma sebelum nampak kematangannya, kemudian terkena 
hama 


Sera uon يع‎ NUE ال یو شف‎ í Ae as 


Ss a 3 KAA‏ ول الله 
LA 2 Pa A‏ ورور LA‏ 


BEAN as Jasa € ANA Eas SA da sa: Atap AN YA‏ يُودْشعَنْ 


gadek é BLESS TN SE BINA ابن شاب قال لو‎ 


NIS LL AI ge 56 Na 
AANS SI SAN AS 


2048. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam telah melarang menjual buah-buahan hingga sempurna. Ada yang bertanya apa: 
"Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab: "Ia menjadi merah ". Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Coba kau renungkan, bagaimana sekiranya Allah 
mencegah kurma menjadi masak hanya karena salah seorang diantara kalian mengambil 
harta saudaranya!" Al Laits berkata: telah menceritakan kepada saya Yunus dari Ibnu Syihab 
berkata: "Seandainya seseorang menjual buah sebelum nampak kebaikannya kemudian 
terserang hama (penyakit) maka tanggung jawabnya pada pemiliknya". Telah mengabarkan 
kepada saya Salim bin "Abdullah dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian saling berjual beli buah-buahan 
hingga tampak kebaikannya dab jangan pula menjual kurma matang dengan kurma 
mentah". 


Bab: Membeli makanan sampai batas tertentu 


Sal A) Me GG AE e JAENA ioak AR AN 
KESAN صل‎ NGE ga AAA nga Ne Pas ANISA 
أَجَلٍ قَرَهََهُدرَعَهُ‎ rena AHA 


2049. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami Bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata: "Kami pernah 
menceritakan dihadapan Ibrahim tentang menggadai sesuatu untuk pembayaran barang 
pada waktu yang akan datang, maka dia berkata: "Tidak ada dosa padanya". Kemudian dia 
menceritakan kepada kami dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi untuk masa yang 
akan datang, lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ". 


Bab: Bila menginginkan untuk menjual kurma dengan kurma yang lebih baik 
k, 2 ر‎ EEA Kab yk Aia Sean 


ea ل‎ -Y وار سو‎ AN 2A? - 
jee sja das a a ۵ عي روعأ خضي‎ 
GAIN 3 basah AANS, Berapa 


2 
اا ت 


KE SI gan BESI, KA KALA عَمِنْهَدًا‎ LN BI رسو لاله‎ 
KENA EN AL KI, 


2050. Telah menceritakan kepada kami Outaibah dari Malik dari 'Abdul Majid bin Suhail bin 
'Abdurrahman dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan 
sesorang di daerah Khaibar kemudian orang itu datang dengan membawa kurma pilihan 
yang terbaik Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Apakah semua kurma Khaibar 
seperti ini?" Orang itu berkata: "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya kami 
menukar (barter) satu sha' dari jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha' 
kurma ini dengan tiga sha' kurma lain. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Janganlah kamu melakukannya, juallah semua dengan dirham kemudian beli dengan 
dirham pula". 


Bab: Orang yang menjual pohon kurma yang telah matang buahnya, 


DE pa SU BALA ui GAK قال ل بر اھ خَبِرَحَاهِسَاءٌا‎ SAS قَالَأَبُو‎ 
072 < 2 y A 


DEA san AA LB بي دير تلم‎ AJE MEA page 
SIN SBN الَْبَدُوَالْحَوَتُ مَمّى‎ 


2051. Telah berkata, Abu "Abdullah: Dan berkata, kepadaku Ibrahim telah mengabarkan 
kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata; Aku mendengar 
Ibnu Abi Mulaikah yang mengabarkan dari Nafi, maula Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma 
bahwa dia berkata: "Pohon kurma mana saja yang telah dikawinkan lalu dijual namun tidak 
disebutkan sebagai buah (yang dijual) maka buahnya nanti menjadi hak orang yang 
mengawinkannya. Begitu juga budak dan kebun". Nafi' menamakannya sebagai tiga hal yang 
sama ketentuannya. 


ر هيع لو لاس م Kat PE‏ نت و ماو 5 » اور ور اع DNA‏ 
حَدَتْمَاعَبَّدَاللَهبّنُ يُوسَفَأ BAS‏ نئان Lag ak akak‏ أْنَرَسُولَ الله 
صل NGANG KASI SUS AISE Gak GILA‏ ع 

2052. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Siapa yang menjual pohon kurma yang telah dikawinkan maka buahnya 
nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli". 


Bab: Menjual tanaman dengan makanan dengan cara ditakar 


1 s5 0 27 4 لمر و‎ a 4 0 د‎ Go ر ل في‎ 
BL Jo NI رَسُو‎ AJE g> عَنَابْنِعْمَرَ‎ BEE NG SSS 
KS cm HA NS BIS ab ES گان‎ Sab Tab ab 6 KANE kan 
Ka seb Jas sa NE 588 315 


2053. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
melarang Al Muzaabanah (jual beli secara borongan tanpa diketahui takaran atau 
timbangannya), yaitu seseorang menjual buah kebunnya dengan ketentuan apabila pohon 
kurma dijual dengan buah kurma masak sebagai barter takarannya, apabila pohon anggur 
dijual dengan anggur kering sebagai barter takarannya, apabila benih dijual dengan makanan 
sebagai barter takarannya, dan Beliau melarang praktek semacam itu seluruhnya. 


Bab: Menjual pohon kurma dengan batangnya 


Pat TEAM UEA رَضِيَ‎ PEN ESL ni 7 2 PK NA 


AAN ví As pena‏ ت Ea ENYA‏ ع 
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami‏ .2054 
Al Laits dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
bersabda: "Siapa saja yang telah mengawinkan pohon kurmanya lalu menjual pohonnya‏ 
maka buah pohon kurma itu menjadi hak yang mengawinkannya kecuali bila disyaratkan‏ 
oleh pembelinya".‏ 


4 


Bab: Jual beli mukhabarah 


- A 
- 


4 w 


Si : NP قال‎ A PA Sih : Guna (SS 
HAN agar z کی سول ا کیاد‎ A BELA أبن مَالِكِرَضِيَ‎ A AN 
K3 SAN BAN PENA 55 SAN F 


2055. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Wahab telah menceritakan kepada kami 
'Umar bin Yunus berkata, telah menceritakan kepada saya bapakku telah menceritakan 
kepada saya Ishaq bin Abi Tholhah Al Anshari dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari Al Muhaaqalah (jual beli buah 
yang masih ditangkai dengan gandum), Al Mukhodharoh (jual beli buah atau biji-bijian 
sebelum matang), Al Mulaamasah (terjadi jual beli jika calon pembeli memegang barang 
dagangan), Al Munaabadzah (jual beli dengan melempar barang dagangan) dan Al 
Muzaabanah (jual beli kurma yang masih dipohon dengan kurma yang sudah dipetik). 


aja EA BEN ANA ja kaa Ja SAS SA 
5 3 


AJA AY sasi JENIS 3 53 2 SAR 
Oa Au jd St 


2056. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
Ja'far dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
melarang menjual buah kurma hingga sempurna. Kami bertanya kepad Anas, "Apa tanda 
sempurnanya?" Dia menjawab: "Apabila menjadi memerah dan menguning. Bagaimana 
pendapatmu jika Allah menghalangi buah hanya karena kamu menghalalkan harta 
saudaramu?" 


Bab: Menjual jumar dan memakannya 


ARA‏ بُوَالْوَلِيدِهِسَامُبَنْعَبَ د PALU‏ اتَهَعَنَ أي دشر عن مجاه ڪن ابنِعُمَرَ رضي 
by”? 2 MN API‏ 0 وم YA A A EAA Z A2 0 TT‏ 
AN Sie LIS JASA‏ صل ja sgala sak EN‏ يا کل MANA EA‏ شَجَرَةُ َال جُلٍ 


2 و كوم A‏ 


LEAN BINI هى‎ SIS 3 ya ga 


2057. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik telah 
menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abi Bisyir dari Mujahid dari Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: "Aku pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika 
Beliau sedang memakan kambium pohon kurma lalu bersabda: "Diantara banyak pohon ada 
satu pohon yang dia seperti seorang mu'min". Maka aku hendak mengatakannya bahwa 
yang dimaksud Beliau adalah pohon kurma namun saat itu aku adalah yang paling muda usia 
diantara mereka yang hadir (sehingga merasa malu untuk mengutarakannya). Kemudian 
Beliau bersabda: "Dia adalah pohom kurma". 


Bab: Orang yang memberlakukan urusan disetiap tempat sesuai dengan kebiasaan 
yang mereka kenal dengan dalam jual beli 


a CL بَِمَالِكِرَضِي‎ LE Ja AAL AUKA کک ف‎ 


A4 IS g Lagla gara PAN NIA as Asuh 4 eka saé E Med 
يُحَفْفُواعَنَهُمِنَحَرَاجه‎ h a 


2058. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Humaid Ath-Thowil dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah dibekam oleh Abu Thoyyibah lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memberi upah kepadanya dengan satu sha' kurma dan memerintahkan 
keluarganya agar meringankan pajaknya. 


AMAN METE a قوم‎ aaa ا‎ 
JAG ata TB ani 
مَايَكْفِيكِالْمَعْرُوفٍ‎ Pe NYA 


2059. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha; Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata, 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang 
yang kikir. Apakah dibenarkan bila aku mengambil dari hartanya secara sembunyi- 
sembunyi?" Maka Beliau bersabda: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang 
patut untuk mencukupi kamu". 


AA Laka LAIN Hg HAHA NS حو‎ Kaban Men en NG NENG 


2 


AA عَايِسَدَرَ ضي‎ AE SAS SE nba ES 
Pa 0 2 < 2 رو‎ AE 2 مو مه‎ 

SAS AE اليد الذي‎ EA AA JH من كان قير ة‎ A EFESE 

Dad aka JEN NG إن‎ 


2060. Telah menceritakan kepada saya Ishag telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair 
telah mengabarkan kepada kami Hisyam dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada 
saya Muhammad bin Salam berkata: Aku mendengar 'Utsman bin Fargad berkata, Aku 
mendengar Hisyam bin 'Urwah menceritakan dari Bapaknya bahwa dia mendengar 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata, (tentang ayat OS. An-Nisaa' ayat 6 yang artinya (barangsiapa 
diantara pemelihara itu yang mampu maka hendaknya ia menehan diri dari memakan harta 
anak yatim itu, dan barangsiapa yang miskin maka ia boleh makan harta itu menurut yang 
patut), ayat ini turun pada wali anak yatim yang memelihara dan menjaga hartanya, dan jika 
ia seorang miskin maka ia boleh memakannya dengan cara ma'ruf (yang patut). 


Bab: Seorang rekan membeli dari teman serekannya 


As LG ا‎ Ie م كس م و‎ Ta ? 8 ع‎ KAN A ge A EGE 


3 


seluas Parit Danu abad abs 


£ r 
22م‎ 
A 


2061. Telah menceritakan kepada saya Mahmud telah menceritakan kepada kami 'Abdur 
Razzaag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Abu Salamah dari Jabir 
radliallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan Asy-Syuf'ah pada setiap 
harta yang belum dibagi. Apabila terdapat pembatas dan jalan yang terpisah maka tidak ada 
syuf'ah". 


Bab: Menjual tanah, rumah dan barang dagangan secara umum tanpa dibagi 


SALA ES NE KA DE PER AS SS 


STA 


r 


paingia Par MIA SN Ai PELAN 
KA PA عَيَدَالْوَ‎ SI SIA SA AAA Ai 33 قعتالحدود‎ SNG Hi Ju 
pa SUK BEE قال‎ pekan SA maa Ngak JUS 363 
SAN 


2062. Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Abu Salamah 
bin 'Abdurrahman dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anha; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
telah mementapkan hak Asy-Syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila terdapat 
pembatas dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah". Telah menceritakan kepada kami 
Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid seperti ini dan berkata; Pada 
setiap harta yang belum dibagi". Ini dikuatkan pula oleh Hisyam dari Ma'mar berkata, 'Abdur 
Razzaaq: "Pada setiap harta". Ini diriwayatkan oleh 'Abdurrahman bin Ishaq dari Az Zuhriy. 


Bab: Bila membeli sesuatu untuk orang lain tanpa seizinnya, kemudian orang 
tersebut rela 


sp a‏ دير AN‏ و WUTA‏ کے 
aal Se Da a‏ کر sandhang Be‏ 


-2% 


Kel yna Ea le ANGINA‏ ا gi Naa IBI A2‏ بََفْصَلِعَمَلٍ 
NGNE MAA ENGGA AA‏ | > هم رارح رسا NANG‏ رو La‏ 
ANG Su an‏ إن كانَلي أَبَوَانِشيّحَانٍ Aa IE Ep MEI AS‏ 


- ا‎ PA ر‎ Pi 


N 


LAN 


A LA 


Blang LAGI AS IA PA AG قاي بابو‎ LA rb 


kar r 


2 A رم‎ Da Sang 
Kis se KASI gai ita رهت آنأو قظَهُمَا و الصَبَيد يصاع‎ us 


radi A 


ho A 2< LAAC ATA Rg و‎ A و‎ 
MAN as gak a POOL ISSI AU AAN حَتَّى‎ 


LAK هنات َي‎ ME TAS JAM EN ج عَم‎ MN 
CIA Ket عر‎ kb saih ديتار‎ BUAS SS MAN SISA JEN 


" GA. 


NA PBS KAG SES naa SAN LEAN AS A3 jan 


7 7 2732 PIRANG LA A 


Nak AA Pena a BAG CA SA 


ور Le ZA‏ کا a‏ و اہ اہ اا ١ر‏ 4 د 4 Dea mina TAK‏ 
AAA‏ أجيرا Kiyan gi‏ فاع طيته و أ بى ذا ك أنَّيَا خَذفَعَمَدَ ت FEE PAGI,‏ 
LA‏ 


2 P AOAI 211? دع كم ع‎ AN دا د هبام‎ AKA A اس ل‎ KAI و‎ 
el ANA f AY حَقي‌فقلتا‎ Pa la 3 ja » PEN مته قراو‎ ASN 


Pa A 000 و‎ 222 


ALA ut OX ر اس ا‎ l Aa A ا ني و ارو‎ Sa 1 

NYA Wa 24 كد‎ AN زئب ك و‎ GN FN JBS 
A 

ARA Te SL Hn AWANG 

ابتِغاءَو be Pabelan‏ 5 عنهم 


2063. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Ashim telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada 
saya Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga orang yang sedang berjalan kemudian turun hujan lalu 
ketiganya masuk kedalam gua di sebuah gunung namun kemudian mereka tertutup oleh 
batu". Beliau melanjutkan: "Kemudian diantara mereka berkata kepada yang lainnya: 
Mintalah kepada Allah dengan perantaraan amal yang paling utama yang kalian pernah 
melakukannya. Orang pertama diantara mereka berkata: Ya Allah, aku memiliki kedua 
orangtua yang sudah renta. Suatu hari aku keluar untuk mengembala untuk mendapatkan 
susu kemudian aku datang membawa susu, lalu aku berikan kepada kedua orangtuaku, lalu 
keduanya meminum baru kemudian aku berikan minum untuk bayiku, keluarga dan isteriku. 
Pada suatu malam, aku mencari susu setelah aku kembali dan aku datangi mereka ternyata 
keduanya sudah tertidur. Dia berkata: Aku enggan untuk membangunkan keduanya untuk 
meminum susu sedangkan anakku menangis dibawah kakiku karena kelaparan, Begitulah 
kebiasaanku dan kebiasaan kedua orangtuaku hingga fajar. Ya Allah seandainya Engkau 
mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridha Mu, maka bukakanlah celah 
untuk kami agar kami dapat melihat matahari darinya". Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Maka terbukalah sedikit celah untuk mereka. Orang kedua berkata: "Ya Allah, 
sungguh Engkau mengetahui bahwa aku seorang lelaki yang sangat mencintai seorang 
wanitaputri dari pamanku seperti kebanyakan laki-laki mencintai wanita. Suatu hari dia 
berkata, bahwa aku tidak akan bisa mendapatkannya kecuali aku dapat memberi uang 
sebanyak seratus dinar. Maka aku bekerja dan berhasil mengumpulkan uang tersebut. Ketika 
aku sudah berhadapan dengannya dan aku hendak menyetubuinya, dia berkata, 
bertaqwalah kepada Allah, dan janganlah kamu renggut keperawanan kecuali dengan haq". 
Maka aku berdiri lalu pergi meninggalkan wanita tersebut. Ya Allah seandainya Engkau 
mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridhaMu, maka bukakanlah celah 
untuk kami". Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maka terbukalah dua pertiga dari 
batu yang menutup pintu gua. Kemudian orang yang ketiga berkata: Ya Allah sungguh 
Engkau mengetahui bahwa aku pernah memperkerjakan seseorang untuk mengurusi satu 
benih tumbuhan lalu aku beri upah namun dia tidak mau menerimanya. Lalu aku sengaja 
mengembangkan benih tersebut sehingga darinya aku bisa membeli seekor sapi dan seorang 
pengembalanya. Kemudian di suatu hari orang itu datang kepadaku seraya berkata, "Wahai 
'Abdullah, berikanlah upahku yang dulu!" Lalu aku katakan: Kemarilah lihat kepada seekor 
sapi dan pemngembalanya itu semua milikmu". Dia berkata: "Kamu jangan mengolok-olok 
aku!" Dia berkata: Aku katakan: Aku tidak mengolok-olok kamu tetapi itu semua benar 
milikmu. Ya Allah seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata mencari 
ridhaMu, maka bukakanlah celah untuk kami". Akhirnya mereka bisa terbebas dari gua 
tersebut". 


Bab: Jual beli dengan orang-orang musyrik dan ahlul harbi 


SN KANE e LAN AN KL ا‎ 


Pd ZA Z 


Ak Sea ia Ka > بو سام‎ EN Jaga AS ES رَضِيَ‎ 
ke KIPER I Aa APANGA SIRAM Pa DIA 


2064. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir bin Sulaiman dari Bapaknya dari Abu 'Utsman dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar 
radliallahu 'anhuma berkata: "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba- 
tiba datang seorang lelaki musyrik dengan rambut panjang yang kusut dengan menggiring 
kambing. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah untuk dijual atau 
diberikan?" Atau sabdanya: "Atau dihibahkan?" Orang itu menjawab: "Bukan, tapi untuk 
dijual". Lalu Beliau shallallahu "alaihi wasallam membeli seekor kambing darinya. 


GG 


Bab: Membeli, menghibahkan dan memerdekakan buda dari orang kafir harbi 


AA 


TETEK هرضي‎ PIECE WEE Ae 
ar 
A 


IA AGA HL YG Beda islan اهِيوْحَلَيّهِالسّلام‎ A دا‎ Pars NGA 
ANDA GANG Ola) Ja ALA rt ya اهامر اهي‎ a 


BELA Ai 


"i 


0 م A A‏ 
اَي مَعَكَكَالَ حي ج ٳ يا قال NE ANG a‏ حتي و اله عق لاي 


2r‏ د 


METEK ص قات الما‎ KEI piyd SI pe pg meta Ya 
Nan SIS MANA LAN رو جي‎ JEN) حصت ۇر جي‎ A NG وبرسولكو‎ 


Êje BIBIR IE باهر ير‎ Reni ANG EN 
TN PELAN آعَدْتُ كو بر شولك و‎ AN وَكَقُولُ‎ ISU SEA 
سمال ابو‎ AIA NIAS گص بر‎ 5 Abah MAN Ang LNG زو جي‎ 
nd GAN SMA 3 aa Ja ri AIA JAS Sh 
ISA قات‎ TAS JIE AAN sat اهي و‎ A JJ a سَيَطائا ار‎ 
SI RI AN اله گيٽ‎ 


2065. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliallahu "anhu berkata: Telah bersabda Nabi shallallahu "alaihi wasallam: "Nabi Ibrahim 
Alaihissalam berhijrah bersama isterinya Sarah lalu memasuki suatu kampung yang dipimpin 


oleh seorang raja atau seorang yang diktator diantara para penguasa bengis. Ada yang 
berkata; Nabi Ibrahim datang dengan seorang wanita yang paling cantik. Lalu Nabi Ibrahim 
dipanggil kemudian ditanya: Wahai Ibrahim, siapakah wanita yang bersamamu itu?" Nabi 
Ibrahim berkata: "Dia adalah saudariku". Lalu Nabi Ibrahim kembali kepada Sarah dan 
berkata: "Janganlah kamu mendustakan perkataanku karena aku telah mengabarkan kepada 
mereka bahwa kamu adalah saudaraku. Demi Allah sesungguhnya tidak ada orang beriman 
di tempat ini selain aku dan kamu". Kemudian Sarah dibawa menghadap raja untuk hidup 
bersamanya. Maka Sarah berwudhu” lalu shalat seraya berdo'a: "Ya Allah, sesungguhnya 
Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadaMu dan kepada RasulMu dan aku 
memelihara kemaluanku kecuali untuk suamiku maka janganlah Engkau satukan aku dengan 
orang kafir ini". Maka tiba-tiba raja itu langkahnya terhenti hingga kakinya tidak menempel 
ke tanah selain ujung-ujung jari-jemari kakinya. Berkata Al A'raj, berkata Abu Salamah bin 
'Abdurrahman, Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Sarah berdo'a: "Ya Allah, seandainya 
dia mati nanti akan dikatakan bahwa wanita ini telah membunuhnya". Maka Sarah dibawa 
kepada raja itu dan telah berdiri dihadapannya. Maka Sarah berwudhu” lalu shalat seraya 
berdoa: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepadaMu dan 
kepada RasulMu dan aku memelihara kemaluamku kecuali untuk suamiku maka janganlah 
Engkau satukan aku dengan orang kafir ini". Secara tiba-tiba lagkah raja terhenti dan kakinya 
tidak menempel ke tanah selain ujung jari jemari kakinya. Berkata 'Abdurrahman, berkata 
Abu Salamah berkata, Abu Hurairah radliallahu 'anhu: Sarah berkata: "Ya Allah, seandainya 
dia mati nanti akan dikatakan bahwa wanita ini telah membunuhnya". Maka Sarah dibawa 
untuk kali kedua atau ketiga. Maka raja itu berkata: "Demi Allah, tidaklah kalian bawa ke 
hadapanku melainkan syetan. Kembalikanlah wanita itu kepada Ibrahim dan berikan dia 
upah. Maka Sarah kembali kepada Ibrahim Alaihissalam lalu berkata: "Apakah kamu 
menyadari bahwa Allah telah menghinakan orang kafir itu dan menjadikannya sebadai 
budak seorang hamba sahaya?" 


HN UAS Dg AE ME SAN AS KAB 


26 Pyar ar SAI ie HIEN ET PA Sa MA قاو‎ E 
Mena nan يار‎ INKA AE TE Sar) pera PANE 


LA 


GALANG Bad das AE AIA sanak‏ بعتب RN‏ لاد ر 
لِلْفْرَاشوَلِلْعَاهِر الْحَجَردْوَاحْتَجِبِى Liya PRA ES JAGA‏ 


2066. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia berkata: Sa'ad bin Abi 
Waqash berselisih dengan 'Abdu bin Zam'ah dalam perkara seorang anak. Sa'ad berkata: 
"Wahai Rasulullah, dia ini anak dari saudaraku 'Utbah bin Abi Waqash yang bersumpah 
kepadaku bahwa dia adalah anaknya. Perhatikanlah tanda kemiripannya?" Namun 'Abdu bin 
Zam'ah berkata: Wahai Rasulullah, ini saudaraku yang dilahirkan diatas tempat tidur 
Bapakku dari hamba sahayanya". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memperhatikan tanda kemiripan yang ada, maka Beliau melihat jelas sekali tanda kemiripan 
ada pada 'Utbah. Namun Beliau bersabda: "Anak itu milikmu wahai 'Abdu bin Zam'ah. Anak 
itu milik si pemilik keranjang (suami) sedangkan untuk pezina baginya batu (rajam). 


Berhijablah engkau darinya, wahai Saudah binti Zam'ah". Sejak itu Saudah tidak pernah 
melihatnya lagi. 


Ga لا‎ W MAN ENAK KE las Da 
OLES NS INA SAN le الَهَ ولا تد‎ ne 


AE a 
2067. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'ad dari Bapaknya, berkata, 
'Abdurrahman bin 'Auf radliallahu "anhu kepada Shuhaib: "Bertagwalah kepada Allah, 
janganlah engkau mengatas namakan keturunan kepada selain bapakmu". Kemudian Suhaib 
berkata: "Tidak ada yang membuatku gembira karena aku punya ini atau itu, akan tetapi aku 
mengatakan hal itu karena aku diculik ketika aku bayi". 


- 
gl 7% ENI 
d 


5 و‎ -4% ? A TP, 0 و ملع | ل‎ 7 
KAS Ol ISA WG YA aan A KAYU JAJAN 


KA NA ea A z S 
BA BK en z A 


BIS BELA AN AI AJE Pe 


2068. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syuhaib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 
Hakim bin Hiram mengabarkan kepadanya bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, 
bagaimana pendapatmu jika semasa masih di jaman Jahiliyah aku sering beribadah 
mendekatkan diri dengan cara bershadaqah, membebaskan budak dan juga menyambung 
silaturrahim, apakah dari itu semuanya aku akan mendapatkan pahala?" Berkata, Hakim 
radliallahu 'anhu: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu akan 
menerima kebaikan yang kamu lakukan dahulu". 


Bab: Kulit bangkai sebelum disamak 


NN نِي‎ DG AAU 
KAA Je ANG gang AAS KIA ÉE ÁN Pe N 


o SA GN pha e ia sala 


2069. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih berkata, telah 
menceritakan kepada saya Ibnu Syihab bahwa 'Ubaidullah bin 'Abdullah mengabarkan 
kepadanya bahwa 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhu mengabarkan kepadanya bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berjalan melewati seekor kambing yang sudah 
jadi bangkai lalu bersabda: "Apakah kalian bersenang-senang dengan kulitnya (yang belum 


disamak) ini?" Mereka berkata: "Itu hanyalah bangkai!" Beliau bersabda: "Sesungguhnya 
yang diharamkan adalah jika memakannya". 


Bab: Membunuh babi 


As ور‎ a A P Laik ر“‎ ls 2 MS واه‎ 2 AN 253 ZA A 159, 
يَرَةرَضي اللمعنّه‎ RN Alena NS شهاب‎ AS SAM SAS naa حَدََمَا‎ 


g% 


A A KI A 2 03 4 0 Bid AzA A 
PAD وھ‎ . 22 aA - 8. | 2 22 زو‎ ZAH 0 A مه 4 ر‎ 
AA BI بيو ليو شک أن منز‎ aa الله‎ Jo al) san5 قول قال‎ 
PAT 0 AN WA a WaT e 2.1 Ba - 3 WA GAN AKE 


2070. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyab bahwa dia mendengar Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata; Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Demi Dzat yang 
jiwaku dalam genggamanNya, sungguh tiada lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam (Isa 
Alaihissalam) yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, 
membebaskan jizyah dan harta benda melimpa ruah sehingga tidak ada seorangpun yang 
mau menerimanya". 


Bab: Tidak boleh mencairkan lemak bangkai dan menjualnya 


LL APA‏ الم دی کد SENG NENG Tel CEK‏ و ی یار NASAG‏ طاواش NGE PETA‏ د 
يذي يان A‏ ةينار دالا جي وس انه مم عابن پاس ری 


2: PANG | 
4 


NG Aa NAN GAENE AG a‏ آم عك أن 
4 وم + lyr wé 2 tg » O TAU G‏ 
Us PL PAR LAN AE In JANG a gak EN Je‏ 


2071. Telah menceritakan kepada kami AL Humaidiy telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Dinar berkata, telah mengabarkan kepada saya 
Thawus bahwa dia mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, sampai kabar 
kepada 'Umar bin Al Khaththob bahwa fulan menjual khamar (minuman keras) lalu dia 
berkata: semoga Allah membinasakan si fulan, tidakkah dia mengetahui bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Semoga Allah melaknat Yahudi, karena telah 
diharamkan atas mereka lemak hewan (sapi dan kambing) namun mereka mencairkannya 
lalu memperjual belikannya". 


- 
ع و دسم 


- 2 A Z 
Tan 12 £ BA 271 LA. .ثم‎ 55 > A ANZ ? 3 
SA أي هر‎ eco سمغت سويد بن‎ PAN لا خب رتا یوش عن‎ 


A وور‎ 


EA ba 


A - Z g PA 

En ANN TERASA KAEN NANG MG ANA naa AM NGANA A l2 aa 
الشحومفبّاعوها‎ EL حر‎ KAN اللْمَعَلَيّهوَسَلْمْ قالقاتل‎ Je AN) رضي الله عته انر سو‎ 

Arr ANGEN pa TA BA aAA 0 5. KALAH aR,‏ او 
GEST ASi 5‏ عَبّداله NRG‏ لع (قتِل) لعن الحَرَّاصُونَ) الحكذابونَ 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah‏ .2072 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab; Aku mendengar Sa'id bin Al‏ 
Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
bersabda: "Semoga Allah melaknat Yahudi, karena telah diharamkan atas mereka lemak‏ 
hewan (sapi dan kambing) namun lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual‏ 


belinya". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukoriy: ' Oaatalahumullah artinya Allah melaknat 
mereka. (gutila) artinya (lu'ina) seperti artinya: "Terkutuklah orang-orang yang banyak 
berdusta." 


Bab: Menjual gambar-bambar yang tidak bernyawa dan hal-hal yang dilarang 


- 
ع و دسم 


ر هيم PA‏ 27 ور“ ےا Pa 212 572 5A‏ و 0 As Pn‏ 
حَدثتا عبد ال بن عبد الو aha‏ الحَسَن قال 


PA‏ و 
ginue 26 Pr 5 < A 7 < Ta NATA | A2 000 51.117 426‏ 2 


Pa 
Pa Z a”. ۶ م 2 س‎ 
PA 


IAIN الله صل‎ gang LAI BERNAS ma LABA IN AR 
1 rd Pd 2 P P — AA ga read 1 


SN م اوم‎ A ر‎ BL AAN AANG, ور و و‎ 7A EE 
NE يَنْفْحَ فيا الرّو حو ليس‎ aa 1635 يقو ل تمعته يَقَولمَنَصَوَّرَ‎ ka 
A 04 PA 


wA Ban AL - aa AN KA Z وا‎ A 
2: - MN AL 2 2م‎ KPAI مه هه‎ 2 c۹ 2| عرد 7 2 6 م‎ 
Suai Lea da جل ربو ةشديدةواصقر و‎ NG 


َيس فيو رو ANGE‏ عبد ال تيع سويد بنا ي عرو بهن ANA pa‏ 


2073. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami 'Auf dari Sa'id bin Abi Al Hasan 
berkata; Aku pernah bersama Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu ketika datang seorang 
kepadanya seraya berkata; "Wahai Abu 'Abbas, aku adalah seorang yang mata 
pencaharianku adalah dengan keahlian tanganku yaitu membuat lukisan seperti ini". Maka 
Ibnu 'Abbas berkata: "Aku tidaklah menyampaikan kepadamu perkataan melainkan dari apa 
yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang Beliau bersabda: 
"Siapa yang membuat gambar lukisan, Allah akan menyiksanya hingga dia meniupkan ruh 
(nyawa) kepada gambarnya itu dan sekali-kali dian tidak akan bisa mendatangkanhya 
selamanya". Maka orang tersebut sangat ketakutan dengan wajah yang pucat pasi lalu 
berkata: "Bagaimana pendapatmu kalau aku tidak bisa meninggalkannya kecuali tetap 
menggambar?" Dia (Ibnu 'Abbas) berkata: "Gambarlah olehmu pepohonan dan setiap 
sesuatu yang tidak memiliki nyawa". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: Said bin Abi 
'Arubah mendengar dari An-Nadhar bin Anas sendirian. 


— 


Bab: Haramnya bisnis khamer 


| و چ‎ BAN BA - an. م ور مال ددن‎ BN KK 


se 9 - 
: 


TE 22 3 AK o sg - AAA aa a SU HS pa 
BIAN حرمت‎ Ie AA الله عليه و‎ Je CNG PA 21263 رلت ا يات سو‎ 
KA 


P 


2074. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuhaa dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha; Ketika turun 
ayat-ayat akhir dari Surah Al Baqarah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu bersabda: 
"Telah diharamkan perdagangan khamar (minuman keras) ". 


Bab: Dosa orang yang menjual khamer 


- PA A 
to z - į | کر و‎ si وا‎ KAA ر ور م‎ 
عسوي بنا ي سمي غناي‎ Aoa Aa SEE Aa in sia 


Pa 


NE ANANG pe Ra SEA AN ak a 
iha فَمِنْدُوَكَمْ‎ 55. GENG ma aan Ja an َكل‎ i kiesto hii 


2075. Telah menceritakan kepada saya Bisyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada 
tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari giyamat, seseorang yang 
bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah 
merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja 
kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". 


Bab: Menjual budak, dan hewan dengan hewan secara tempo 
Ta an ا‎ Pes o 


2076. Telah menceritakan kepada kami saimah bin Harb ا‎ menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Diantara tawanan (perang 
Khaibar) ada Shafiyah (binti Huyyay) kemudian dia menjadi hak milik Dihyah Al Kalbiy dan 
kemudian Shafiyah menjadi milik Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Jual beli budak 


و اف 


r Kerr $ KA NE Sana fah JALAN 
Gad JANG ATA Ja AN Kis ANG aS اها‎ 
LA MEI ANAK, an LTIS II 3s GANG N a 


r IM 


2 وكوي‎ WA “ng PN MI 
KPS PES EN 


2077. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepada saya Ibnu Muhairiz bahwa Abu 
Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu mengabarkannya bahwa ketika dia bermajelis bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata: "Wahai Rasulullah, kami mendapatkan 
tawanan, hanya kami juga masih menyukai harganya, bagaimana pendapat anda bila kami 
melakukan 'azal?. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kalian 
melakukannya?. Tidak dosa kalian untuk melakukannya, namun tidak ada satu nyawapun 
yang telah Allah tetapkan akan keluar (jadi) kecuali dia pasti akan muncul juga". 


Bab: Menjual budak mudabbar 
As سور‎ a l2 7 Tenun Vo pe ور‎ AA 72 159. 6 ےا‎ ? Aaa 259, 
وم 245 سوج كاوه ىدع‎ PGN ea AN Aa TAK کال صا‎ BAS 
0 خم اث يمومه‎ A 2 ره‎ 0 
Al AAN ko ل‎ ja الله عه قول‎ na 


2078. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Waki' 
telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Salamah bin Kuhail dari 'Atho' dari Jabir 
radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam membeli Al Mudabbar (seorang 
budak yang dijanjikan bebas jika tuannya meninggal). Telah menceritakan kepada kami 
Outaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru yang mendengar Jabir bin 
'Abdullah radliallahu "anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membelinya". 


NGA و‎ KL ANG و مه‎ A (Aa و‎ ANGEL NE KANG Pa 


وار PEA < - PA‏ 
ع su?‏ ع و سدسم 


4 Casa © ود اك م ته ع‎ LIPI سكس ر‎ NT > 
KES po ANG gen ALAN MENERANGI 
چ‎ UP, ry درو م‎ A” د الما ودام م هام‎ SEA Aa Ky Pe aa ر‎ 
ALAN هَابَعَدَالثَالِتَدَأَوَ‎ wél ÉS ja لم تَحْصَنْقَالَ اجلو‎ Ga BAE 


2079. Telah menceritakan kepada saya Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih berkata, Ibnu Syihab 
menceritakan bahwa 'Ubaidullah mengabarkannya bahwa Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah 
radliallahu 'anhuma, keduanya mengabarkan bahwa mereka mendengar Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang budak perempuan yang belum 
menikah berzina, maka Beliau bersabda: "Cambuklah dia kemudian jika dia berzina kembali 
cambuklah kemudian juallah setelah melakukan untuk ketiga atau keempat kalinya". 


Tm sa UNA on Bi ig 


ANGGA? MA Pa 2 2 m Tmn م‎ 212 2 INA ek 
A ي هر‎ N EAE Aaaa 


A 8 A 


LA 
s 


A l 2,79 27 4 & A SA z 7 A A 0 Pa ر‎ 4 g A 
DN en KAA ES SPI aa sa la 


wi ME 
A A 
Pd 2 w Z 2 A 2 2 Pd 
2 22 NANANG rn 2E nm 
7 .. we i & 3 . بن فس‎ 4 . Nu 
ولو بحبل من شح‎ AA IS LINA DLP SD ود‎ IPL DI 2 
Z z 2 2 7 2 7 - 


2080. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepada saya Al Laits dari Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata, Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang 
budak wanita berzina dan terbukti perzinahannya maka dia dihukum cambuk tanpa dicela 
dan dihinakan. Jika berzina lagi maka dihukum cambuk tanpa dicela dan dihinakan dan jika 
berzina lagi untuk ketiga kalinya maka juallah sekalipun dengan harga senilai sehelai 
rambut". 


Bab: Bolehkah bersafar dengan budak wanita menyuruhnya istibra' (membersihkan 
rahim dari keberadaan benih) 


عبد 


eee LPS 3 UN AE SA 


NAWA SAS Zola ala BAN 9 KA 1 ZA DIAN SIS SAS رض الله‎ 
da Aan aaa E aege 


IM 


ANI gen 5 NG ينطع صَغِرٍ م‎ A صح‎ GAN Dan YWA E Ng 
Akan يِوَ سَلَّم عَلَ‎ jadah و ع ةك‎ AEAN 


75 
. 


P‏ عَلَيوَسَلَّم 5333 يجش عند 
بَعير MONENA EIK Deras‏ بت حى تَر گب 


2081. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Ghoffar bin Daud telah menceritakan kepada 
kami Ya'qub bin 'Abdurrahman dari 'Amru bin Abi 'Amru dari Anas bin Malik radliallahu 
'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memasuki Khaibar. Tatkala Allah 
menaklukan benteng Khaibar untuk kemenangan kepada Beliau, diceritakan kepada Beliau 
tentang kecantikan Shafiyah binti Huyyay bin Akhthob yang suaminya terbunuh sedangkan 
dia baru saja menjadi pengantin. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memilihnya 
untuk diri Beliau. Kemudian Beliau keluar bersama Shafiyah hingga ketika kami sudah sampai 
di Saddar Rauhaa', dia berhenti untuk singgah maka dibuatkanlah baginya makanan yang 
terbuat dari kurma, tepung dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat dari kulit. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Persilakanlah orang-orang yang 
ada di sekitarmu!" Itulah walimah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan Shafiyah. 
Kemudian kami berangkat menuju Madinah. Dia (Anas bin Malik radliallahu 'anhu) berkata: 
"Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat dan memasukkan Shafiyah 
kedalam mantel dibelakang lalu Beliau duduk diatas unta Beliau dan Beliau letakkan kaki 
Shafiyah diatas lutut Beliau hingga kemudian berjalan mengendarai. 


Bab: Jual beli bangkai dan patung 

GNN oi يز دب أي حيمس ڪن ڪطاء يناي راح عن جاور‎ PARA KAA KE AKA 

A موب 6ا ۇر‎ SEE سدم يفو‎ AN Penataan 
AA e ار شولا ا‎ KAN AA 

O ANA Pan : SIA 22 PE EN fak ês 2513 دو‎ WEAR 


Gn Á ANGGE AA JA gig saya yA JAKA 


Aga و و‎ Na و‎ KEM Na 2 tarib eii h PSA 


A 


2082. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin "Abdullah radliallahu 'anhu 
bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika Hari 
Penaklukan saat Beliau di Makkah: "Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, 
bangkai, babi dan patung-patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana 
dengan lemak dari bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles 
sarung pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan bagi 
manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu juga Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat Yahudi, karena ketika Allah 
mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) mereka mencairkannya lalu memperjual 
belikannya dan memakan uang jual belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Hamid telah menceritakan kepada kami Yazid: 'Atho' menulis surat 
kepadaku yang katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


Bab: Harga anjing 


Z 
- 
1? 3 د وو‎ 


AWANG SA ANGE‏ ماه La sa ena Marga 2a‏ م رو م 
NS‏ عبد ال بن يو سف أ خم امالك عَن ان ش هاب GE NK SEE‏ مَسَعُودٍ 


PI ال ڪلب وَمَهْر‎ A AAA eg 
SA ja 3 


2083. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy 
radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli 
anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun. 


- - 
> 
٠. 


AS. WA A API AO A ka 2A 57 PA روه ويا 2 ر‎ 2 Pap 
نْب نأي حِحَيّفه قال ر ايتا اشترى حَجَامًا‎ SGM Jaa a حَدثتاحَجًا جبنم لحد تا‎ 


.. 


Pa A 2 ر‎ SA engan A D و‎ 
عَن تمن الم‎ al ذلك قال نرسو ل اله صل‎ RTS sa AS JAG 
SANG GAS ya شمه و | کل الر باو‎ PLAN AA ISA AA NG Gek Hy $ 


2084. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Aun bin Abu Juhaifah berkata: Aku 
melihat Bapakku membeli tukang bekam lalu memerintahkan untuk menghancurkan alat- 
alat bekamnya. Kemudian aku tanyakan masalah itu. Lalu Bapakku berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang harga (uang hasil jual beli) darah, anjing, 
memeras budak wanita dan melarang orang yang membuat tato dan yang minta ditato dan 
pemakan riba' dan yang meminjamkan riba, serta melaknat pembuat patung". 


Kitab: Jual beli as-Salam 
Bab: Salam dalam takaran yang diketahui 


Kea eP 


NI SEE NAK ya Ine NET Ass AS 
SÉ sae عله‎ 9 AA قرم رسو‎ AAA | عَنَابّنِعَبَّاسِرَضِيٌ‎ AN) 


<A 


ahi PANU ANG Jae GAN Sena JE SMA SAH N35 AS 


رور 


1 Ia Pd 2247r? KER PPE ا‎ A ,, o£ 
AAN EMA AS WS وَوَرُنِمَعْلُوم‎ EAEE 
A 2 

21220553 

2085. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami 

Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir 

dari Abu Al Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekan jual beli buah- 

buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun 

waktu satu atau dua tahun kemudian atau katanya dua atau tiga tahun kemudian. Isma'il 

ragu dalam hal ini. Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan salaf dalam jual beli 

buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti) 

". Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari 

Ibnu Abi Najih seperti redaksi hadits ini: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui 
(pasti) ". 


Bab: Salam dengan timbangan yang diketahui 


Ac 


NAGA KANA 


ra ra 
- 2 عة‎ 6S 21 


PE KAN ABA BN ES MAS 
SEN KAU PI gk IS NE ke BANTUAN 2 5 aé 
a جَلِ‎ a 


و 


م ر 


leo 2033 Sa a 4 


2 
LA 


AU AKA AJA LAS, Galas Seru 
UEA ابَنَعَبَاسِ رضي‎ áj LA É E كير‎ Ál EA 
Jedhe iois pagi SIG Sala EM IA LAN يفو‎ 


2086. Telah menceritakan kepada kami Shadagah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
'Uyainah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al 
Minhal dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tiba di Madinah, mereka (penduduk Madinah) mempraktekan jual beli buah- 
buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan diterima barangnya setelah kurun 
waktu dua atau tiga tahun kemudian, Maka Beliau bersabda: "Siapa yang mempraktekkan 


salaf dalam jual beli buah-buahan hendaklah dilakukannya dengan takaran yang diketahui 
dan timbangan yang diketahui, serta sampai waktu yang di ketahui". Telah menceritakan 
kepada kami Ali telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dia berkata: telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Abi Najih, dan beliau bersabda: "maka hendaklah melakukan salaf dengan 
timbangan yang di ketahui dan sampai waktu yang di ketahui." Telah menceritakan kepada 
kami OGutaibah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin 
Katsir, dari Abu Minhal, dia berkata: aku mendengar 'Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, dan beliau bersabda: "dengan 
takaran yang diketahui dan sampai waktu yang diketahui (pasti) ". 


PA E‏ ليد خد اه ye KAS ES SS IS SAS AAN Gio Sab‏ مْحَمَّدٍ 
5 2 3 5 رو Fa‏ ا Fiz‏ قر 4 ع 
بن أب PEN GS BAE AA AN NGANGGE AE PESAN‏ 


2 


DATE وور‎ LG 


A PA a á ng ESTE سَدَّادِبّنِ اماد‎ E و‎ á عبد‎ AE 
رد‎ 4 


Gala IL SAY aa ana‏ واي کرو a‏ الْحِنْطَةَوَالشَّعِير 


وَالوَبب وَالكَمْروَسَأَلْثٌابْنََبْوَى قَقَالَمِئَلَ WS‏ 


2087. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Ibnu Abi Al Mujalid dan telah menceritakan kepada kami Yahya telah 
menceritakan kepada kami Waki' dari Syu'bah dari Muhammad bin Abi Al Mujalid telah 
menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
berkata, telah mengabarkan kepada saya Muhammad atau 'Abdullah bin Abi Al Mujalid 
berkata, 'Abdullah bin Syaddad bin Al Haad berselisih dengan Abu Burdah tentang sistim jual 
beli salaf kemudian mereka mengutus aku kepada Ibnu Abi Aufaa radliallahu "anhu, lalu aku 
tanyakan kepadanya, maka dia berkata: "Kami pernah mempraktekkan salaf di masa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, 'Umar pada biji gandum, padi, anggur 
kering (kismis) dan kurma". Aku juga menanyakan hal ini kepada Ibnu Abzaa lalu dia berkata 
seperti itu pula. 


Bab: Jual beli salam kepada orang yang tidak memiliki tanaman sendiri 


TEBET ي‎ Na ASASI AN Sya LE AS LAH سی‎ gadi 
SINA 553 NI SES AAN AE An 
SA 16 


ÁN ANUNYA PE Uta ال‎ Je 3 gala sala PAN Ae 


Tin 27 KANG ا‎ 0 
adêg ARYA pon SES NG paid oe 
AN ALAN Mé na S EAUS ÉS نهال ما‎ KAWA LA 14 


ARAN Z x 


Ul sala sae Gen ena asa EA Je 


AE ZA f و‎ 2 21A ميم وم‎ ANI يم و‎ P4 E 
ببَذَاوَ قال‎ LAA an SNG SA PM SAS حَرَ‎ 


GIA GIS BAL A) BAE IG Ma pat 3 AAL A5 
Bm AAN aah Eee BESSE > 


2088. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibaniy telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Abi Al Mujalid berkata; 'Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah 
mengutusku untuk menemui 'Abdullah bin Abi Aufaa radliallahu 'anhuma dan keduanya 
berkata; Tanyakanlah kepadanya apakah para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di 
zaman Nabi shallallahu "alaihi wasallam mempraktekkan jual beli salaf pada biji gandum?" 
Berkata 'Abdullah: "Kami mempraktekkan salaf dengan orang-orang blasteran bangsa Syam 
pada biji gandum, beras dan kismis dengan takaran yang pasti sampai waktu yang pasti 
pula". Aku tanyakan: "Kepada siapa asalnya diserahkan?. Dia berkata: "Kami tidak pernah 
menanyakan hal ini kepada mereka". Kemudian keduanya mengutus aku untuk menemui 
'Abdurrahman bin Abzaa lalu aku tanyakan, maka dia berkata: "Para sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mempraktekkan salaf di zaman Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan kami 
tidak pernah menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki pertanian atau tidak?" 
Telah menceritakan kepada kami Ishag telah menceritakan kepada kami Khalid bin 'Abdullah 
dari Asy-Syaibaniy dari Muhammad bin Abi Mujalid dengan redaksi seperti ini dan dia 
berkata: "Kami mempraktekkan salaf pada biji gandum. Dan berkata, 'Abdullah bin Al Walid 
dari Sufyan telah menceritakan kepada kami Asy-Syaibaniy dan berkata: "Dan juga pada 
kismis". Telah menceritakan kepada kami Ouaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Asy-Syaibaniy dan berkata: "Pada biji gandum, padi dan kismis". 


١ 1G 
La 
AN 


En ALI Galang JEANS NG LE Tia S‏ رضي الله 
édi‏ ایال کون الى E ARENELE SIN‏ 
PK AKEN ASN AA NI‏ 


- عو 


Aia ka ad A SAE Ge SELAI Eih jg قال أب‎ 


2089. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
mengabarkan kepada kami 'Amru berkata; Aku mendengar Abu Al Bakhtariy Ath-Tho'iy 
berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma tentang As-Salam pada 
pohon kurma. Maka dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menjual 
pohon kurma hingga buahnya layak dimakan dan ditimbang". Berkata, seseorang: 
"Bagaimana caranya ditimbang?" Berkata, seseorang yang ada di sebelahnya: "Hingga bisa 
dipelihara (dismpan). Dan berkata, Mu'adz telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
'Amru berkata, Abu Al Bakhtariy aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal yang semacam itu". 


Bab: Jual beli salam pada pohon kurma 


5 


GK a Ka Sasa حَدَكنا نو‎ 


P. 


9 BEE عم ر‎ SAN 


LA 


MEA ga Prisa کت الل کی‎ Seung 
ARA MEA HA a eÁ AANEEN 


SIRI 
2090. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Amru dari Abu Al Bakhtariy berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma tentang As-Salam pada pohon kurma. Maka dia berkata: "Dilarang 
menjual pohon kurma hingga buahnya baik (bisa dimakan) dan dilarang pula menjual emas 
dengan cara tempo". Dan aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu tentang As- 
Salam pada pohon kurma. Maka dia menjawab: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
jual beli pohon kurma hingga buahnya bisa dimakan atau dapat dimakan dan hingga 
ditimbang". 


PU 


Sa a حَنَّى‎ PENA ae DIA NG قَقَالَ م‎ JAN gak NGE EA 
JEN عي‎ senin sale TAS DIAN FIB A33 0 SAR 


A Pd 
2 
MIA 


A دو‎ 8, sa 1 Mu 5. B3 i 4 
SARANAN 3 9 ola dB as A حَتَى يَأ كلأ‎ 


2091. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin BAsysyar telah menceritakan 
kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru dari Abu Al 
Bakhtariy: "Aku bertanya kepada Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma tentang As-Salam pada 
pohon kurma. Maka dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menjual 
buah-buahan hingga buahnya telah baik dan melarang menjual emas dengan emas dengan 
cara tempo". Dan aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu "anhu, maka dia berkata: 
"Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang jual beli pohon kurma hingga buahnya bisa 
dimakan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang". Aku bertanya: "Bagaimana caranya 
ditimbang?" Berkata seseorang yang ada di sebelahnya: "Hingga bisa dipelihara (disimpan) ". 


Bab: Sesuatu yang dijadikan jaminan dalam jual beli salam 


sek anta abah ata 50 eka 


2092. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada 
kami Ya'laa telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan 


dari orang Yahudi dengan cara pembayaran di belakang, dan Beliau gadaikan baju besi Beliau 
(sebagai jaminan) ". 


Bab: Gadai dalam jual beli salam 


ی GL‏ ور ټوو Ak‏ ر کے Akh‏ يي > سح 2 46 
S PANAS SAS‏ عبد الو ا SIB Sina MUSISI‏ کر تاعند! 


"a 


SODA 


A 


الف فال ANNUAL‏ اللَمُعَلَيّهوَ esa‏ 
A‏ ر غا دید 


2093. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling 
menceritakan dihadapan Ibrahim tentang jual beli As-Salaf, maka dia berkata; Telah telah 
menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (dengan pembayaran di 
belakang dengan ketentuan waktu tertentu) dan beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai 
jaminan) ". 


Bab: Jual beli salam untuk batas waktu yang diketah ui 


WAN 


GL واه‎ 2 -2 ? F, 2 25 sra r < 0 م 3 دام‎ A عو‎ Ea 
A : 7 A 2 7 “7 P 
a 2 8 م وو و‎ 2 G کے‎ 5 4 GANG ول‎ Pa 
SEN pen JUAN SALA AMAN س لم‎ Ga AN ص لى‎ AN SIB 23 


2 2 - 


SS a گيل مَعلو م ل أجل مَعلو م و‎ ai 


“ 


4 م2 Ag E e AS‏ م 2 A‏ 
آي تيجو قاف كيل مَعْلوموَوَرْنِ مَعْلُوم 


2094. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu "Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang 
mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistim salaf, yaitu membayar dimuka dan 
diterima barangnya setelah kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Beliau bersabda: 
"Lakukanlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui 
(pasti) ". Dan berkata 'Abdullah bin Al Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang 
diketahui (pasti) ". 


LA 1 


4 "7 pi ۶ 


aa BAR KAA A 0 CI‏ ره Aa PA‏ م 2 عم > ر ور ار 
قال ار BE 335 A‏ داو لى Hi AS‏ ىو GUE IA‏ 


[4 2 


2G 22 0 KEN م 7 4 ور + ےکا ر‎ 7 12 Ain ره‎ 
الشأم‎ BU ia BSI EA AE ل اله صل‎ gana kah as ES YAAA 


z - 
- 


E SAS IMEI AA بیت إلا جل‎ DS MAAN pil 3 RAN َس‎ 
Op ME قَالَامَا‎ 


2095. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sulaiman Asy-Syaibaniy dari 
Muhammad bin Abi Al Mujalid berkata, "Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah mengutusku 
untuk menemui 'Abdurrahman bin Abzaa dan 'Abdullah bin Abi Aufaa lalu aku menanyakan 
keduanya tentang jual beli As-Salaf. Keduanya berkata: "Kami pernah mendapatkan 
ghanimah (harta rampasan perang) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
datang kepada kami bangsa blasteran dari penduduk negeri Syam, kemudian kami berjual 
beli dengan cara As-Salaf pada biji gandum, padi dan kismis untuk jangka waktu tertentu". 
Dia berkata: Aku tanyakan: "Apakah saat itu mereka memiliki pertanian atau tidak?" 
Keduanya menjawab: "Kami tidak pernah menanyakan hal itu kepada mereka." 


Bab: Akad salam sampai unta melahirkan 


Z A 


<9 


pa ii‏ سی ین إتماعيل خو تا جو E‏ قال کات اا 


w 


GN عَنَهُقَسّرَمُكاة‎ An ALAN SA SIANG 


2096. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah mengabarkan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: "Dahulu orang-orang Jahiliyah 
mempraktekkan jual beli apa yang ada didalam perut unta hingga unta itu melahirkan 
kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya. Nafi' menafsirkan yang dimaksud 
dengan Al Jazur adalah: Unta melahirkan apa yang ada didalam perutnya". 


Kitab: Asy-Syuf'ah 


Bab: Syuf'ah itu pada sesuatu yang belum dibagi, jika batas-batas telah ada maka 
tidak ada lagi syuf'ah 


PE NE ي ڪَنا ي‎ A Sasa Si NASA AA SS 

“1 2 A “A رر ور‎ 2124% NG TEMEN Aa 0 A 

BG JS BAE IAIN Je رَس ول الله‎ TEA an 
RIZA NGA 


A 
1 24 5 و اود‎ Pa, 
قلا شفعة‎ 3 AN دو صر فت‎ II ES 
2097. Telah menceritakan kepada saya Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 
"Abdurrahman dari Jabir bin "Abdullah radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam telah menetapkan hak Asy-Syuf'ah pada setiap harta yang belum dibagi. Apabila 
terdapat pembatas dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah". 


Bab: Menawarkan syuf'ah kepada temannya sebelum dijual (kepada pihak lain) 


ر كا حم عر NK‏ ۴ لسعم ورم NAK‏ 5 وه 2223 2 5 Az A‏ 
as‏ هي BL‏ اهما خر تاا بن جر يې AA‏ اهم AE ES raba‏ و EN‏ يقال 


"a 


BEN ASI JEN b gan AR) iai و قا‎ gan pi LS 
Asu Kata اه‎ fo ا ل‎ 2 ٠ دااع و 8 دوي ير‎ ANA ر‎ 21245 8 A Taz 
NGGEN GAN gana NG SI Sr NG A An 
2 4 


IVA GA IBAN 3 sial R) 


“ 


Z A A 


Pai PAR SN EA) 


7 


wW A 9 w 


LA Z 4 و ردم‎ 
ھا‎ MY اس ار ر‎ At Tes 6 Aaz SR a42 A اکور‎ 2 2 
- 


l z r A z 2 Z aa 
قَأَعَطاهَا إِيّاهُ‎ asaba أا أعطی ہا مس‎ ENT aas ik 


2098. Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada saya Ibrahim bin Maisarah dari 'Amru bin Asy- 
Syarid berkata, Aku pernah duduk bersama Sa'ad bin Abi Wagash lalu datang Al Miswar bin 
Makhramah kemudian dia meletakkan tangannya pada salah satu pundakku lalu datang Abu 
Rafi' maula Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Wahai Sa'ad, belilah dua buah 
rumahku yang ada di kampungmu!" Sa'ad berkata: "Demi Allah, aku tidak akan 
membelinya". Lalu Al Miswar berkata: "Demi Allah, aku yang akan membelinya". Maka Saad 
berkata: "Demi Allah, aku tidak akan membelinya lebih dari empat ribu keping". Abu Rafi' 
berkata: "Sungguh aku telah memberikan kepadanya lima ratus dinar, seandainya aku tidak 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tetangga lebih patut dalam hal 
kedekatan, tidaklah akan aku berikan rumah itu dengan harga empat ribu keeping sekalipun, 
sedangkan kali ini hanya aku dapatkan lima ratus dinar." Dia pun lantas memberikan 
rumahnya. 


Bab: Tetangga mana yang lebih dekat? 
وا ر ر را ور ر ار‎ SA 20 Z ostří 7 04 
Pal era SS GUS USS Ala E SAS حو‎ Kadi BUSA حَدَتْمَاحَجًا‎ 
NG a G1 £ A? sg Lana GL ON Ca ERA A č 3 
SESI RA ga Ep AE ab سيعت‎ JGA gae 


Getar AIM 


2099. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan 
diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada saya 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan 
kepada kami Syababah telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Imran berkata, Aku mendengar Tholhah bin 'Abdullah dari 'Aisyah radliallahu 
'anha ' Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapa dari 


keduanya yang paling berhak untuk aku beri hadiah?" Beliau bersabda: "Kepada yang paling 
dekat pintu rumahnya darimu". 


Kitab: Al-ljarah (sewa menyewa dan jasa) 


Bab: Menyewa seseorang yang shalih 


LA 


SAN ES جَڌي ابو‎ AAN NG PE AAA Bin EE 
ANE ASP BN DERRE NETANE Po 
- ويم‎ Iisi Za 2ج: و‎ 


2100. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Abu Burdah berkata, telah mengabarkan kepada saya kakekku Abu Burdah 
dari Bapaknya Abu Musa Al Anshariy radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Bendahara yang terpercaya yang menunaikan tugas yang diembannya 
dengan baik adalah terhitung salah satu Al Mutashaddigin (orang yang bersedekah) ". 


70 


es ATA UYA Ge PP, ea‏ خالدقال س 559 22 A AS - 7 A‏ به 1 A‏ م 
حدتنا مدد حد AP‏ عن فر ده ISI‏ 3 يدبن هلا لحد بو بر (PAI‏ 
= ,2 


ana‏ مع 2 و 


رضي ال PEAH ar: AN ea) JH Aturan‏ ي امن AN‏ رِينَقَقَلْتُمَاعَمِلْتٌ 
اماد Nine‏ س تنما AA‏ ار 


2101. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ourrah bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada saya Humaid bin Hilal telah 
menceritakan kepada kami Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu berkata, Aku 
menghadap menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama dua orang suku Al 
Asyariyyin, aku bertanya: "Apa yang harus aku lakukan bila keduanya mengharapkan 
pekerjaan?" Beliau bersabda: "Sekali-kali jangan atau janganlah engkau memperkerjakan 
dalam urusan kita ini orang yang berambisi menginginkannya". 


N 


Bab: Mengembala kambing dengan upah beberpa girath 


A 


KDE, یخی ی‎ PPAS NE SANA 


A 


2 AAN -2 


LEAN si 
LIS BIN بهو‎ LAANA ÝE 3 Sa sa aké A 


2 


SAY bas NGGAWE 


2102. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang 
Nabi melainkan dia mengembalakan kambing". Para sahabat bertanya: "Termasuk engkau 
juga?" Maka Beliau menjawab: "Ya, aku pun mengembalakannya dengan upah beberapa 
girat (keping dinar) milik penduduk Makkah”. 


Bab: Memperkerjakan orang musyrik dalam kondisi darurat, atau ketika orang- 
orang Islam tidak ada 


2 AA ود‎ 


ING, AK, airt‏ 72222 واو 2 رس د و 25و ممه 2 ےو 
AH‏ ر اه موس اخ NEEG Sea‏ الرَّبَرِعَنَعَايِشَهُ 
رضي KE AAA aA SEA ala ALAN A AU‏ 


Pa A iS a :هه‎ oa اررض .م هس م‎ KA 2 | (IT - 

ep EA Anin 7 . $ PP BAM وم‎ A e 2 . 2 . |? 39 Ana 
MAH ُد تلا ث لال قَأَتَاهْمَابرَ‎ 3 MAAN YA WALAN AN SA 33 8 AS 
bea JW 2)P) 0 مناه ِليَهرَاحِلَتَيهِمَاوَوَ‎ AP) دين‎ 


LA 
2 


LA مع م م ا ا‎ A a ا 2م‎ SEE AAN TEMA EA CA. j 
A N EEEN AETA CET Narna 
طَرِيقٌالسَّاحِلٍ‎ 


2103. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu ' 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil kemudian 
dari suku 'Abdi bin 'Adiy sebagai petunjuk jalan dan yang mahir menguasai seluk beluk 
perjalanan yang sebelumnya dia telah diambil sumpahnya pada keluarga Al 'Ash bin Wa'il 
dan masih memeluk agama kafir Ouraisy. Maka keduanya mempercayakan kepadanya 
perjalanan keduanya lalu keduanya meminta kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah 
perjalanan tiga malam. Lalu orang itu meneruskan perjalanan keduanya waktu shubuh 
malam ketiga, maka keduanya melanjutkan perjalanan dan berangkat pula bersama 
keduanya 'Amir bin Fuhairah dan petunjuk jalan suku Ad-Diliy tersebut. Maka petunjuk jalan 
tersebut mengambil jalan dari belakang kota Makkah yaitu menyusuri jalan laut. 


Bab: Memperkerjakan seseorang untuk bekerja tiga hari kemudian, sebulan atau 
setahun kemudian. Dan keduanya terikat dengan persyaratan jika waktunya telah 
tiba 


Kk. LL 9 و‎ A A P KA X ANG LA و‎ F Pari > Z “6 
أَنَعَايِشَةٌ‎ A3 3 GS SBM a P ES ANG 
r g 


PA Sala GEA اسا جر رسو ل اله صل‎ INA ata aa SA AN EA ES 
احِلكيِمَاوَوَاعَدَاةُ‎ a A SA JUS gan dE الدِيلهَادِيا خر ياهو‎ a 


Pa 
4, 
PA 


44 wé a CL ر‎ 
D AEAN aT عار قو ربد‎ 
ر دور ڊډ یال بر ر‎ 
Z A A 
Z 2 “2 Z 


2104. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail berkata, Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada saya 'Urwah bin Az Zubair 
bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menyewa seorang dari suku Ad-Dil sebagai 
petunjuk jalan yang dipercaya yang orang itu masih memeluk agama kafir Ouraisy. Maka 
keduanya mempercayakan kepadanya perjalanan keduanya lalu keduanya meminta 
kepadanya untuk singgah di gua Tsur setelah perjalanan tiga malam. 


A N 


Bab: Menyewa orang dalam peperangan 


r 


RENAE KA 0 بن‎ Jaa Ss اهم‎ A TI AN ANA 


MA BAM Aa 3549 BELA a KA LE do 
KANG AR ABU) JA جو‎ ISS مَفْسِي‎ BILA Ga 


4 
و ا ر 


dagan Aji yee PEAH BALAS MIE EA 5356 
SEE KANAN SI PANGAN EA TER Na 
EL رضي‎ SEA ARA MEA ر جلا عص يدر‎ ak alok Jay 


2105. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan 
kepada saya 'Atha' dari Shafwan bin Ya'laa dari Ya'laa bin Umayyah radliallahu 'anhu berkata; 
Aku ikut perang dalam pasukan masa paceklik (pasukan perang Tabuk) dan itu merupakan 
amalku yang paling berkesan dalam jiwaku. Saat itu aku memiliki orang bayaran lalu dia 
memerangi seorang musuh salah satu diantaranya menggigit jari lawannya hingga jari 
lawannya putus lalu jatuh. Lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau 
tidak menerapkan diyat atau tebusan kepada salah satunya dan bersabda: "Apakah dia 
melepaskan jarinya dalam mulutmu?" Orang itu berkata: "Aku kira begitu". Lalu Beliau 
bersabda: "Seperti unta mengigitnya". Berkata, Ibnu Juraij dan telah menceritakan kepada 
saya 'Abdullah bin Abi Mulaikah dari kakeknya seperti redaksi hadits ini, yang salah seorang 
menggigit jari lawannya lalu dibebasakan dari segala tuntutan oleh Abu Bakar radliallahu 
'anhu. 


Bab: Menyewa seseorang untuk menegakkan pagar yang akan roboh, 


ر ر 5 5 5 AKI NGGAK, 3 gt 4, > A Pn‏ - 
SAS‏ بر اهي بن موس أ خب تاه شام بن يو سف أن ابن جر يج أ خب ره قال أخْبري يَعْل بن ملم 


? -a2 FAIS AINA 


NY AKU BISU AÉ page LO JERA Pa dna وَعَمْرُو نويتار‎ 


rad wa 


4 7 م‎ APAL Bah A D 27 G ML MI 
MERA سمي قال قال لي ابَُعَبَّاسِرَضِيَ الله لع حَدَدْنِي ين کب قال قال رسو‎ 


aana NG LISA AN or BAL,‏ بِيَدههَكُذَاوَرَقَمَيَدَيهِقَاسَتقَاكَالَيَمْلَ 
AA banana ee 32‏ ضمت PUS SEN‏ قال سمید اجر اا کا 


2106. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij mengabarkan mereka berkata, telah mengabarkan 
kepada saya Ya'laa bin Muslim dan 'Amru bin Dinar dari Sa'id bin Jubair salah satu diantara 
keduanya menambahkan kepada temannya dan selain keduanya berkata, aku mendengar 
dia menceritakan dari Sa'id berkata, Berkata, kepadaku Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
telah menceritakan kepada saya Ubay bin Ka'ab berkata, telah bersabda Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam: "(Keduanya berangkat lalu mendapatkan dinding yang hampir 


roboh lalu ditegakkan kembali"). Berkata, Sa'id: "Ditegakkan dengan tangannya begini". 
Maka Beliau mengangkat tangannya maka dinding itu kembali tegak kokoh". Ya'laa berkata: 
"Aku menduga bahwa Sa'id berkata: Maka diusapnya dinding itu dengan tangannya lalu 
tegak kembali". ("Seandainya engkau mau kamu berhak atas upah"), Berkata, Sa'id: Upah 
yang bisa kita nikmati". 


Bab: Menyewa hingga waktu setengah hari 


PAN Ge ناي‎ pi نوب‎ Ak PE ا‎ 
ANG اجر‎ EN ya 5 JS KAN JR Jaga صل ايه وسم قال متأ‎ 
INA nakas IE قي رطمت الو‎ EM BAN) DONE 
AET ENE A KATA KAN LAWAN عَلَ‎ Sa 


A x 9 و‎ Ar 


PESAN IE LAN PIA Sean BG Bab us‏ ریځ 
w‏ مسن “فير 2 < 
من حَة OWAE Mis‏ فض ىأو aii aas‏ 


2107. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan kalian dibandingkan Ahul Kitab seperti seseorang 
yang menyewa para pekerja yang dia berkata: "Siapa yang mau bekerja untukku dari pagi 
hingga pertengahan siang dengan upah satu girath, maka orang-orang Yahudi 
melaksanakannya. Kemudian dia berkata, "Siapa yang mau bekerja untukku dari 
pertengahan siang hingga shalat 'Ashar dengan upah satu girath, maka orang-orang 
Nashrani mengerjakannya. Kemudain orang itu berkata, lagi: "Siapa yang mau bekerja 
untukku dari 'Ashar hinga terbenamnya matahari dengan upah dua girath, maka kalianlah 
orang yang mengerjakannya. Maka orang-orang Yahudi dan Nashrani marah seraya berkata: 
"Bagaimana bisa, kami yang mengerjakan lebih banyak pekerjaan namun lebih sedikit upah 
yang kami terima!" Lalu orang itu berkata: "Apakah ada hak kalian yang aku kurangi?" 
Mereka menjawab: "Tidak ada". Orang itu berkata: "Itulah karunia dariku yang aku 
memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki". 


Bab: Menyewa seseorang hingga waktu asar 


18 97 7 A A 2 ر يم‎ 
KE RE BAE ديتار مول‎ BAE KE yea sa Sd aa Jae EN ES 


Pa APU rate yura ANA APA KE MI a 
PAPUA) JANG جل اشکفم ر تالا‎ SAB 3 


BAL A 


aab resa Ag Ag Se LN قراط مح عملت‎ JAS ANE 


KENA IE AN فَعَضِبّتٌ الْيَبُودُوَ‎ ab naa blas الشَّمْسعَلٌ‎ AA) 5 


AWANG 5 si PS NIN jawa تش من‎ Jaga WAGE 


2108. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abi Uwais berkata, telah menceritakan 
kepadaku Malik dari 'Abdullah bin Dinar, maula 'Abdullah bin 'Umar dari 'Abdullah bin 'Umar 
bin Al Khaththab radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan kalian dibandingkan orang-orang Yahudi dan 
Nashrani seperti seseorang yang memperkerjakan para pekerja yang dia berkata; "Siapa 
yang mau bekerja untukku hingga pertengahan siang dengan upah satu qirath, maka orang- 
orang Yahudi melaksanakannya dengan upah satu qirath per satu qirath. Lalu orang-orang 
Nashrani mengerjakannya dengan upah satu qirath per satu qirath. Kemudian kalian 
mengerjakan mulai dari shalat 'Ashar hingga terbenamnya matahari dengan upah dua qirath 
per dua girath. Maka orang-orang Yahudi dan Nashrani marah seraya berkata: "Kami yang 
lebih banyak amal namun lebih sedikit upah!" Lalu orang itu berkata: "Apakah ada yang aku 
zhalimi dari hak kalian?" Mereka menjawab, "Tidak ada". Orang itu berkata, "Itulah karunia 
dari-Ku yang Aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki". 


Bab: Dosa bagi orang yang menahan bayaran buruh 


< Re A 7 Pu, BA 
ga SEA ai PA يَحَبَى‎ NA LA 22 ا‎ 


4 و ورو 


paaa NENG KAK AM Ag ص اله‎ AN RE si ير‎ a 
ا له‎ BAT ab Isa 


AP 
2109. Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan 
kepada saya Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala 
berfirman: Ada tiga jenis orang yag aku berperang melawan mereka pada hari giyamat, 
seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan 
orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan 
pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya". 


Bab: Menyewa dari waktu asar hingga malam hari 


4 


داد AAA MEA E‏ فر قدصن أب مز عن أب شو تی رجي ال 
JANG yank í We)‏ الْمُسَلِمِينَوَ PANAI SMA HI‏ 
PANAON u gsis ai‏ ملو D Wee JUS Aas sade‏ 


یره و 


06 2 5 ا م z Î I‏ 274 ۶ 2 0 
اجر ك a‏ طت لتا en‏ قال هلا َفعَلواا کم لو Sesi‏ 


2 2 A2 PAN 


PA‏ سدس 


SN AS kas Le Aan SA AE SS PUS 
sil PENCAE padi sena گان‎ BI, حٌى‎ A3, ga KE b 


r 2 


SIA ANAN Gn لسار‎ BEN من‎ BAK Hk Ka, كملا‎ EL Ibas ك‎ Arta 
LS عابت الشَّمْشوَاسَكَكمَلُواأَجْرَالْمَرِيقينَ‎ aa KAN Aa مه‎ Tag Ans 
PAMA AS JA AAN 


2110. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan Kaum Muslimin dibandingkan orang- 
orang Yahudi dan Nashrani seperti seseorang yang memperkerjakan kaum yang bekerja 
untuknya pada suatu hari hingga malam dengan upah yang ditentukan. Maka diantara 
mereka ada yang melaksanakan pekerjaan hingga pertengahan siang lalu berkata: Kami tidak 
memerlukan upah darimu sebagaimana yang kamu persyaratkan kepada kami (bekerja 
hingga malam) dan apa yang telah kami kerjakan biarlah nggak apa-apa". Maka orang itu 
berkata: "Selesaikanlah sisa pekerjaan, nanti baru kalian boleh mengambil upahnya dengan 
penuh". Maka mereka tidak mau dan tidak melanjutkan pekerjaan mereka. Kemudian dia 
memperkerjakan dua orang pekerja setelah mereka untuk menuntaskan sisa pekerjaan dan 
berkata, kepada keduanya: "Selesaikanlah sisa waktu hari kalian ini dan bagi kalian berdua 
akan mendapatkan upah sebagaimana yang aku syaratkan kepada mereka. Maka mereka 
berdua mengerjakannya hingga ketika sampai saat shalat 'Ashar, keduanya berkata, " 
Tidaklah yang kami telah kerjakan sia-sia dan kamu wajib membayar upah seperti yang kamu 
janjikan kepada kami berdua". Maka orang itu berkata, kepada keduanya: "Selesaikanlah sisa 
pekerjaan kalian berdua yang tidak sampai separuh hari ini". Namun kedua orang itu enggan 
melanjutkannya. Lalu orang itu memperkerjakan suatu kaum yang mengerjakan sisa hari. 
Maka kaum itu mengerjakan sisa pekerjaan hingga terbenam matahari dan mereka 
mendapatkan upah secara penuh termasuk upah dari pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh 
dua golongan orang sebelum mereka. Itulah perumpamaan mereka dan mereka ang 
menerima cahaya (Islam) ini". 


Bab: Seseorang menyewa pekerja, lalu pekerja tersebut meninggalan bayarannya. 
Kemudian pihak penyewa mengembangkan upah tersebut hingga bertambah 
menjadi banyak, 


LA 
r 


ah سَالم د‎ a SA NE EK SS KALA pi Kis 
di? BGEA as YG LAN gh ka EA هماقا ليتر سول الول‎ 
AN En A کیم لار‎ SA ين جل‎ si 325366 Su 4 

E akak KASAN PIA منهذ‎ Wk 
Klip مَيّءِيوْمَاقلمَ أ‎ S LASSES pl شَيْخَانِ كب‎ 


2 


22 yc 2222 A2 رح‎ 7 4 CAS KANAN A < A 
SANG IKU Gi E pop قهمافو‎ gi E حَتَى‎ 
Kr A P 


i% Por A اسْتِيقَاطَهُمَا حَنَّى‎ 333 pa 


te يا‎ 


GENG KAN Anta BA‏ شَيْئَالَامَسَتَطِيعُونَ 
BAE seh Jeng, se D A‏ 
AA al A3 36‏ كى e PER LAN‏ 
ديتار عل JEANS, Pee una 55 a AAN‏ 
DA ES AKUH Spa et 2‏ 55 ” 


< 
r 


AWET PARAGA KANA غ‎ ENI NS JANG aé Welas 
A sana PENA قا لاغ‎ selasa . KE ANG AG Adat 


A 2% 


b 


4 3 و‎ Ti x A A Gel P A - 
MAA 3 CE OBRAL IE SHE 
Ia فَجَاءَنِ بَعَدَ حِين‎ 


A 


BAWA GAN د‎ no 4 2%, aa 2 kd 
KANG کک‎ IE iyan Aa) ARANG Pa 


م صر 


BEA INA AE GEN y KN gt ASAM NISSAN 
pa PAMER BUAS SEE AG at SAS US فلت‎ SIS BAN 5 


E 


2111. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy telah menceritakan kepada saya Salim bin 'Abdullah bahwa 'Abdullah 
bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ada tiga orang dari kalangan orang sebelum kalian yang sedang 
bepergian hingga ketika mereka singgah dalam gua lalu mereka memasuki gua tersebut 
hingga akhirnya ada sebuah batu yang jatuh dari gunung hingga metutupi gua. Mereka 
berkata; Tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali bila kalian 
berdoa meminta kepada Allah dengan perantaraan kebaikan amal kalian. Maka seorang 
diantara mereka berkata; "Ya Allah, aku memiliki kedua orangtua yang sudah renta. Dan aku 
tidaklah pernah memberi minum susu keluargaku pada akhir siang sebelum keduanya. Suatu 
hari aku keluar untuk mencari sesuatu dan aku tidak beristirahat mencarinya hingga 
keduanya tertidur, aku pulang namun aku dapati keduanya sudah tertidur dan aku tidak mau 
mendahului keduanya meminum susu untuk keluargaku. Maka kemudian aku terlena 
sejenak dengan bersandar kepada kedua tanganku sambil aku menunggu keduanya bangun 
sampai fajar terbit, lalu keduanya terbangun dan meminum susu jatah akhir siangnya. Ya 
Allah seandainya aku kerjakan itu semata mencari ridhoMu, maka bukakanlah celah batu ini. 
Maka batu itu sedikit bergeser namun mereka belum dapat keluar. Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: Kemudian berkata, yang lain: "Ya Allah, bersamaku ada putri pamanku 
yang menjadi orang yang paling mencintaiku. Suatu hari aku menginginkannya namun dia 


menolak aku. Kemudian berlalu masa beberapa tahun hingga kemudian dia datang kepadaku 
lalu aku berikan dia seratus dua puluh dinar agar aku dan dia bersenang-senang lalu dia 
setuju hiingga ketika aku sudah menguasainya dia berkata, tidak dihalalkan bagimu merusak 
keperawanan kecuali dengan cara yang hag. Maka aku selamat dari kejadian itu. Lalu aku 
pergi meninggalkannya padahal dia wanita yang paling aku cintai dan aku tinggalkan pula 
emas perhiasan yang aku berikan kepadanya. Ya Allah seandainya apa yang aku kerjakan itu 
semata mencari ridhoMu, maka bukakanlah celah pintu gua ini dimana kami terjebak 
didalamnya. Maka terbukalah sedikit batu itu namun mereka tetap belum bisa keluar. 
Bersabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Kemudian orang yang ketiga berkata: Ya Allah 
aku pernah memperkerjakan orang-orang lalu aku memberi upah mereka kecuali satu orang 
dari mereka yang meninggalkan haknya lalu dia pergi. Kemudian upah orang tersebut aku 
kembangkan hingga beberapa waktu kemudian ketika sudah banyak harta dari hasil yang 
aku kembangkan tersebut orang itu datang kepadaku lalu berkata: "wahai 'Abdullah, 
berikanlah hak upah saya!" Lalu aku katakan kepadanya: Itulah semua apa yang kamu lihat 
adalah upahmu berupa unta, sapi, kambing dan pengembalanya". Dia berkata, "wahai 
'Abdullah, kamu jangan mengolok-olok aku!" Aku katakan: Aku tidak mengolok-olok!" Maka 
orang itu mengambil seluruhnya dan tidak ada yang disisakan sedikitpun. Ya Allah 
seandainya apa yang aku kerjakan itu semata mencari ridhoMu, maka bukakanlah celah batu 
gua yang kami terjebak didalamnya". Maka batu itu terbuka akhirnya mereka dapat keluar 
dan pergi". 


Bab: Orang yang menyewa untuk dirinya sendiri untuk memikul di atas 
punggungnya, lalu ia mensedekahkannya 
PLAN GE gak ENI NA شي‎ AN den PA 
SA BN LAN, AAM AN PAN كَاَرَسُو‎ NENG 56 SSI 
27 0 - rana Tea a ارو‎ 532 8 
KAN AJE BS RI) AN LA JAS AN 


2112. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Ourasyiy telah 
menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syagig 
dari Abu Mas'ud Al Anshariy radliallahu "anhu berkata: "Adalah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bila memerintahkan kami bershadagah, maka seseorang dari kami akan berangkat 
menuju pasar lalu dia bekerja dengan sungguh-sungguh hingga mendapatkan rezeki satu 
mud. Ada sebagian dari mereka bisa mendapatkan seratus ribu kalinya". Dia berkata: 
"Tidaklah kamu melihatnya melainkan adalah dirinya sendiri". 


Bab: Upah makelar 
NG a تناك‎ PAR YA MTA CEK Par NG 
SME Is NG IS HS BAH : A وقول‎ ANIS 
KEAR KII Folt YA Isu 


2113. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melarang menyongsong 
(mencegat) kafilah dagang (sebelum mereka tahu harga di pasar) dan melarang pula orang 
kota menjual kepada orang desa. Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: 
"Apa arti sabda Beliau " dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa ". Dia 
menjawab: "Janganlah seseorang jadi perantara bagi orang kota". 


Bab: Apakah seseorang boleh menyewakan dirinya untuk orang musyrik di wilayah 
perang? 


KAKA AA حَدَتْتَاحَبًا‎ ya : a JAENA SAS sake AE Sis 
AS Ah ا‎ LE YAI YANA KLAWAN ah 


ري 2722 و 4 2 


b Ga NG ¿KE Pe E3 EAEE مو‎ iz P 


e 
Pa 


4 AMUN 


dss ES NS pe Na RA JKN AN 33 LAI 


2114. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Muslim dari Masrug telah 
menceritakan kepada kami Khabbab berkata: "Pada masa Jahiliyyah aku adalah seorang 
tukang besi dan emas lalu aku bekerja pada Al 'Ash bin Wa'il lalu upahku aku kumpulkan 
kepadanya kemudian aku menagih agar dia membayarnya. Dia berkata: "Demi Allah, aku 
tidak akan membayarnya kepadamu kecuali kamu mau mengingkari (kufur) Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam ". Aku katakan: "Adapun aku, demi Allah tidak akan kufur sampai 
kamu mati lalu kamu dibangkitkan. Dia berkata: "Biarkanlah aku sampai aku mati lalu 
dibangkitkan". Aku katakan: Baik kalau begitu". Dia berkata: "Sungguh aku akan 
mendapatkan harta dan anak lalu aku akan bayar hutang kepadamu". Maka Allah Ta'ala 
menurunkan OS Maryam ayat yang artinya: (" Maka apakah kamu telah melihat orang yang 
kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan "pasti Aku akan diberi harta dan anak") (OS. 
Maryam 77). 


Bab: Sesuatu yang diberikan karena sebab merugyah beberapa suku Arab dengan 
bacaan Al Fatihah 
JG ALA GG? سَعِيدِرَ‎ Ni JE PAN Nasar ق‎ AS b AJAH 


ت 
a‏ 


ESA Sa Bas gka paka ya E s5 AL‏ ا 


A 


A N 


LA 


NGGE AAN sia JAGA a ميدي اي قمعو‎ AG سيفو‎ el KANA POTEA) 
LAMAN JA si م‎ Kantata KAN Isa bara RAS KA Dans 
Ain GA Ara SI aa aa ae AS, PEN ter 56 Masa) 


A 


0 Ai Sma Ca 2 1 A PENA NA 2 22 LL ر ول لانت اي م‎ Mi 
MEI ska SEN pin کم فلم‎ CANN SN 


- WA 
و‎ 


2 2 1 2 و‎ Z A 2 ô AA na 2 2”, A 00 2 
z 3 SK Ww MAL BLN (527 SILANG TEN? EE لحو‎ Pia 


A 


2 Pa Ta 7 0 ر 78 ر س ا‎ 5 Wé Dr nd 
ال‎ FA A Ky, < MA Jas A) 2 A || cg SINA > 5 DA AE ما به قكبه قا‎ - å 5 لك‎ SE عقا‎ 
AEA 0 1 21 ل‎ yg ر‎ TG 0 ر‎ 5 2 5. Ls 1 z 3 
| یامر تافقدم‎ La كَانَفْسَنَظرَ‎ SIS فد‎ aa gan A | [WA LNG و احَتّى‎ 5N SSI 


CARA SEA An BUSA Sa A ANA 
Ka عداو قال‎ PN IE AA AN صل‎ ANG Ion Ka RA و اضر بوا‎ 


LA 


4 s AR A ? ار‎ 
كَل بدا‎ ANA aa Pan a 
Dara > ص‎ 2 


2115. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyir dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata, 
Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang 
bepergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan 
Arab penduduk setempat mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu 
peenduduk tersebut namun penduduk menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut 
terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun 
belum berhasil. Lalu diantara mereka ada yang berkata: "Coba kalian temui rambongan itu 
semoga ada diantara mereka yang memiliki sesuatu. Lalu mereka mendatangi rambongan 
dan berkata: "Wahai rambongan, sesunguhnya kepala suku kami telah digigit binatang dan 
kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah ada diantara 
kalian yang dapat menyembuhkannya?" Maka berkata, seorang dari rambongan: "Ya, demi 
Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami meminta untuk menjadi tamu 
kalian namun kalian tidak berkenan maka aku tidak akan menjadi orang yang mengobati 
kecuali bila kalian memberi upah. Akhirnya mereka sepakat dengan imbalan puluhan ekor 
kambing. Maka dia berangkat dan membaca Alhamdulillah rabbil 'alamiin (OS Al Fatihah) 
seakan penyakit lepas dari ikatan tali padahal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia 
berkata: "Maka mereka membayar upah yang telah mereka sepakati kepadanya. Seorang 
dari mereka berkata: "Bagilah kambing-kambing itu!" Maka orang yang mengobati berkata: 
"Jangan kalain bagikan hingga kita temui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu kita ceritakan 
kejadian tersebut kepada Beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan kita tunggu apa yang akan 
Beliau perintahkan kepada kita". Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: "Kamu tahu 
dari mana kalau Al Fatihah itu bisa sebagai rugyah (obat)?" Kemudian Beliau melanjutkan: 
"Kalian telah melakukan perbuatan yang benar, maka bagilah upah kambing-kambing 
tersebut dan masukkanlah aku dalam sebagai orang yangmenerima upah tersebut". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata, dan 
berkata, Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Bisyir aku mendengar Abu Al 
Mutawakkil seperti hadits ini. 


Bab: Pajak pendapatan budak dan perjanjian dengan budak wanita 


A 


Ki NE 1 Mba LE Ja 3 PIK ع ج‎ PA Ya محمد عر وف ركذا‎ LA 
LEE Gak أَوْصَاعَيمِنَطَعَاِءِوَ‎ KIA صل‎ AMA yi 


2116. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Humaid Ath-Thowil dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah dibekam oleh Abu Thoyyibah lalu Beliau 
memberi upah kepadanya dengan satu sha' atau dua sha' makanan dan berbicara kepada 
penarik pajaknya untuk meringankan pajaknya. 


Bab: Pendapatan tukang bekam 


CAN رضي‎ AE EA HE WN LAH حَدَتْنَامُوسَى‎ 


Agan Lis pranata DIA MG 


2117. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu "Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah 
tukang bekamnya. 


PENJUALAN مهناب عباس رضي‎ KM AA PA Sis 
alané Sial الْحَجَامَأَجْرَمُوَلوَ عَلِعَ‎ ai ala ya ISLAM 


2118. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' dari Khalid dari "Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam berbekam dan memperi upah tukang bekamnya. Seandainya Beliau 
mengetahui bahwa berbekam makruh tentu Beliau tidak memberi upah. 


kel LAN ل‎ TEKAN ee EN EA IG pes pe Aa Pasa 

PA 2 A 9 8 7 
3 FN ALS GAES AS ya KAN 

2119. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar 

dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun. 


Bab: Orang yang berbicara kepada majikan budak agar mereka meringankan pajak 
pendapatan budaknya 


ون رو ر اا کو رر قر 0 ai E‏ اور وو A‏ 7 مومه 
Si Bas‏ يّدالطو يلِعَنّأذين بن SG‏ ضي Pa IESI EN‏ صَل AAA‏ 


وَسَلَّم YAN Gan ES NE‏ بصا pi Ka IKA etlo ig‏ فيه فَحْقَفَمِنَضَر يبته 


2120. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Humaid Ath-Thowil dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memanggil seorang budak tukang bekam. Maka dia membekam Bel: iau dan 
Beliau memberi satu sha' atau dua sha atau satu mud atau dua mud dan berpesan agar 
pajaknya diringankan. 


Bab: Profesi pelacur, dan budak perempuan 


PGA Map Pa Man ل‎ Gg GAK JAKA 
T 1 -£a 2 وما‎ 212A MEGAT A ا رو3 2:843- با ر ر‎ 


í ANA م‎ 7 NK KM 
2121. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Abu Mas'ud Al Anshariy 


radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah melarang uang hasil jual 
beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun. 


35 ME an uh و ا و‎ |7 A GX ود ور‎ 
عذ و‎ DES Ai AAA رزاع‎ SAS Sis 
كس الإمَاءٍ‎ 3 ka sahé SALA AE 


2122. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Muhammad bin Juhadah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang uang bayaran zina. 


Bab: Hasil kelamin hewan jantan 


A ? za, gi Si 
MN عَنتافي عن‎ A3 AI o 


4 


Sea 227 5 م‎ ga dj قال‎ EN ge 
صل اللَحَليهوَ َل عَنْ‎ NG 


2123. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits dan Isma'il bin Ibrahim dari 'Ali bin Al Hakam dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 
'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang uang bayaran zina. 


Bab: Jika menyewan lahan, kemudian salah seorang dari keduanya (yang 
melakukan akad) meninggal 


0 CASS 2g G m - ور م و‎ sa ر ر‎ 3 
SANA ana Da mia Jar حَدَتْمَامُوسَى‎ 
st 2 PA 1 اع مهم‎ A INU At AN EA ZA 
AE Ba A I Ny ب خير الو دان يَعّمَلو‎ SENAI 


D TANI‏ ار SEs KE‏ یع asah NYA eá‏ حَدَّكأَةٌ 


AIA SE ANE BELI, sse NAS a DIA 

ZA‏ و 
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami‏ .2124 
Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu "anhu berkata; Rasulullah‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan kerjasama kepada orang Yahudi dari tanah khaibar‏ 
agar dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat separuh hasilnya.‏ 
Dan bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma menceritakan kepadanya bahwa ladang‏ 
pertanian tersebut disewakan untuk sesuatu yang lain, yang disebutkan oleh Nafi', tapi aku‏ 
lupa. Dan bahwa Rafi' bin Khadij menceritakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
melarang menyewakan ladang pertanian (untuk usaha selaian bercocok tanam). Dan‏ 
berkata, 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma, Hingga akhirnya 'Umar‏ 
mengusir mereka (orang Yahudi).‏ 


Kitab: Al-Hawalah (pengalihan hutang) 


Bab: Akad hawalah, dan apakah seseorang dapat menarik kembali hawalahnya? 


Ae LG 


KEM Pena 


E‏ ان ENG ANGGA NGANG saé Pat‏ عل مَل فلتي 


2125. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah 
kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, 
hendaklah dia ikuti". 


ga Han Pn 


Cu 


Bab: Jika hutang dipindahkan kepada orang yang mampu maka ia tidak boleh 
menolak 


2 22227A bzar g” 


AAL AAA ANA AA ANA كت ترقت ف‎ YAA 


a Per‏ ع عل مدي 


2126. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah 
kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, 
hendaklah ia ikuti". 


Bab: Memindahkan hutang orang yang sudah meninggal itu dibolehkan 


2A 


IA Pe gh مد أي‎ AAN AA 325 ENGGAK 
NY NG sahé JANGGA JAN الو‎ Krai sa Pata, Pei aa 
aké RESMI, رَى قَقَالُوايَارَ‎ Ai sual aki قصل‎ NGA تر‎ sj 


JANG ji کیا مالقاو‎ aw KESAN NGGI SBI S3 


A‏ د عو 


Jess sid APA ATA ANGGANG NGE menj EN NASA كر‎ E 
MERA Mg Asa 


2127. Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: "Kami pernah 
duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau 
satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: 
"Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya 


kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau 
menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu 
orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". 
Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau 
bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak 
tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Oatadah: 
"Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. 


Bab: Firman Allah "Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia.." 


A PA 
pa RGA مد و و‎ ٠ ZA BAR agi A دوو ر ماعو ر ا۹ے وا‎ 4 G AA 
d ETEN A ANAN GN محمد حَدثنًا ی أسَامة ع ادر دی ک2‎ ٠ WA ESA 
جبير عبن‎ Kere عن‎ BA بن مجر بو عن إد ر نس عن‎ 


DR 


gr 2‏ لا ر ا - 12 2241177 4 Se‏ م | ج ةو ا As s2‏ 
ابن عباس رضي الله وو لڪل جَعَلتامَوالي) قال و رنه [وَالذِينَعَاقدَ تِأَيَمَالَكمْ) قال 


PA A Pa 
ri KU 2 Ta و0‎ -Á Í -AÑ A ر‎ -$ f NK 
PNS الأنْصَارِيَّ ذُونَذوي ر حوللا‎ IS Sr AAL كان المَها جر و‎ 
2 5 ALA 2 > < ANA 12 2 21 و کیا‎ Ra 21244 Ta 

1 2 ? MANGN د‎ TAN ENG PA 26 0 2 عر راي‎ 2 > 
إِلاالنْصَرَوَالرَفادَةَوَالنْصِيحَةَوَقَدَ ذهب الميراث وَيُوصِيله‎ il 
2128. Telah menceritakan kepada kami Ash-Shaltu bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah dari Idris dari Tholhah bin Musharrif dari Said bin Jubair dari Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma: Firman Allah yang berbunyi (Dan bagi harta peninggalan kami 
jadikan para pewaris), dia berkata, artinya: itulah warisan. Dan ayat (Dan orang-orang yang 
kamu telah bersumpah setia dengan mereka) ia berkata: ketika orang-orang muhajirin 
sampai di Madinah, seorang Muhajir mewarisi orang Anshar yang tidak memiliki hubungan 
kekeluargaan karena persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam diantara mereka. Ketika ayat ini turun maka ayat ini menghapus ketentuan 
tersebut. Dan ayat tidak dipraktekkan lagi kecuali saling tolong menolong (antara Muhajirin - 

Anshar), pemberian dan nasehat sedangkan warisan telah dihapus dan diberi wasiat. 


IM 


2 )وا وار‎ laaz IG O الو‎ S راو‎ 23 PX Pa ور ر‎ Dae ر‎ 

Ie LN BS AGS SAS‏ بّنْجَعْفْر ME EL PIALA‏ من 

ع قا رو ma Da TAM AA‏ ارارم a‏ و از“ 

Ter FN AL YA ka a doil] ga POS IE 

2129. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 

Ja'far dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata, 'Abdurrahman bin 'Auf datang 

menemui kami lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan 
Sa'ad bin Ar-Rabi'. 


KAWAT, 76 ES N aarti Lu ر و‎ “6 
Sana 2 و‎ A Ne WZS > ١2" امد م‎ 3I 2 < AEA OIA 


A 
Z - - 
2. w عت عه من‎ UNA 9 
91 As اور‎ 


KIA LAN SIS EN AL سَلَّمْكَالَلَا‎ JASA Jo ENI BALA 


LL. 


2 WANG BAPA OA 
وَسَلمَبَينْقِرَيشوَالانْصَارِفدَارِي‎ 


2130. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash-Shabbah telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin Zakariya' telah menceritakan kepada kami 'Ashim berkata: Aku 
bertanya kepada Anas bin Malik radliallahu 'anhu: Apakah sampai kepadanya sabda Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi: "Tidak ada perjanjian dalam Islam". Maka dia 
berkata: "Sungguh Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah membuat perjanjian antara 
orang Ouraisy dan Anshar di rumahku". 


Bab: Barangsiapa menanggung hutang orang yang sudah meninggal maka ia tidak 
boleh manariknya kembali 


D MAAN Je AN Ga KE کو ع رضي‎ Niken KE ih gé عاص‎ SEH 
P A 


naa a Bat عله اا ل‎ ana 
Ke au E (ES بو‎ AI ع صا‎ APA SN Meisias 


2131. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah 
bin Al Akwa' radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dihadirkan kepada 
Beliau satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya 
hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Maka Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian 
didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: "Apakah orang 
ini punya hutang?" Mereka menjawab: "Ya". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu 
ini". Berkata, Abu Qatadah: "Biar nanti aku yang menanggung hutangnya". Maka Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu. 


PANA AA ANG NUSA HE‏ و Jaa‏ عل pe‏ ندال رضي اله 
DI ANJI‏ عليه KEKE asasi, BAN GAN KAH‏ 
SEA, e hat‏ 


Aja ÊNGG رو كل عد و‎ EÉN Je GAN KRS yA 


A, 


Ga حمس ماكو قال‎ semasa SS AS JI sade 
2132. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami 'Amru dia mendengar Muhammad bin 'Ali dari Jabir 
bin 'Abdullah radliallahu 'anhum berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain aku pasti memberikan kepadamu 
sekian, sekian dan sekian". namun harta dari Bahrain tidak kunjung datang hingga Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam wafat. Ketika harta dari Bahrain datang Abu Bakar 
memerintahkan dan berseru: "Siapa yang telah dijanjikan sesuatu atau dihutangi oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam hendaklah menemui kami". Maka aku mendatanginya dan aku 
katakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah berkata kepadaku begini dan begitu, 
lalu ia (Abu Bakar) memberiku setangkup, lalu aku menghitungnya ternyata ia berjumlah 
lima ratus, lalu ia berkata; "Ambillah dua kali lagi seperti itu". 


36 pkn حر‎ ae (ane GAN ل‎ Z و ے ودک‎ 155 Tatu 22 EÍ 
Na E D E يَحَيَى بن ب‎ Sa 


333 5 aula ANG MSRK asalé KL صل‎ NG pia 
A 


Aan UI al JAN PPAT TERANG UI Lee JI SN فَضَلافَإنَ‎ 


AN APA P ngs Mba A 56 Kk AR atra 
DANSA SA insa AN Gya PAP ana مِنِينَ‎ LI jt ع قَالَأنا‎ iae 
SN 


2133. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah disodorkan kepada beliau seorang yang sudah 
merninggal dunia (jenazah) yang meninggalkan hutang maka Beliau bertanya: "Apakah dia 
meninggalkan harta untuk membayar hutangnya?" Jika diceritakan bahwa jenazah tersebut 
ada meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya maka Beliau menyolatinya, jika tidak 
maka Beliau berkata, kepada Kaum Muslimin: "Shalatilah saudara kalian ini". Ketika Allah 
telah membukakan kemenangan kepada Beliau di berbagai negeri Beliau bersabda: "Aku 
lebih utama menjamin untuk orang-orang beriman dibanding diri mereka sendiri, maka siapa 
yang mneninggal dunia dari kalangan Kaum Mukminin lalu meninggalkan hutang akulah yang 
wajib membayarnya dan siapa yang meninggalkan harta maka harta itu untuk pewarisnya". 


Bab: Bertentangganya Abu Bakar di masa Rasulullah Shallallahu "alaihi wa Sallam 


BEN Apa 4 E NAN E INI 53 Pas 


TEA ANA NAGA JAN TEMA MAS Ga AN saga 


- 
و ضع و دسم 


Dg NASA ANA PES SEA 


Ja افيد‎ sea وم يمر‎ Ge aan KB seli sja ENE 


SI ج أو بكر‎ AANG Ai NONG eka sak E 
A 0 sad žo D Air hai, wak 


Pa Z 5 


sa adat: 36 OR‏ ا AN, a PER‏ = ايب 


MIS SE BEN SA NA a OEM AI 


Ibas 3g PEDESAAN AN AI MIRIS AP AS 


P 


2 4 7967 w 


KEMA gan LASAK AN jis INI < الرَجمَ‎ 


g 2 ZA ره‎ 0 2 Ang ر ر ر ص‎ 
َيَكَرَ أَمَاضَاءَوَلَايُوَ‎ S jZ. AA = FRENAN NG Sa BAN 
A 71 f Kiu AN JOS کاقال‎ AER GAE يَف‎ Mis Séba? TEE áá, 


NE Sg arisan ias S‏ ي بک JÊG‏ مَسَجِدًا 
Re PI Tea PA aa LEG ABANGAN kN pa aan‏ 


e ر .3 5 ر‎ Ty ف‎ 
SSS ii TAN Airin as MAS TAS S3 ANA R33 
A Z2 Gan Ae - KL ا‎ 2 - tah 2 A? ر‎ 
KANG SANE GS NAN ME BEAN MAS AN 


as nan مَسَجِدًا بِمَاءِدَارِ‎ é AU SN se 


AA 


sang NS JAN حب اَن كور‎ ALA 
BAGASI مقر یلا ی یکر‎ makai Ka Baa 
eA as ع‎ Sapaat ينك أي‎ a SSiN 

Bra A E دعو : سے‎ 5 PA 
SNG هوا‎ NG إن‎ K3 JEANS EA EAEE 
313 ena ابام فهر أن غر ن لد تلقال وبکر ا‎ 


IM 


A AB badan APA LAI ASA a 


Pa 


fs a AÉ sY كاحي ستياه‎ AN 
كَانَهَاجَرَإِلَ‎ A Saka AE لاله صل‎ AU Seno Kas 
Seman سم عل‎ sale Je NO SAAT ga K3 Ns Pa 
AA DAR بك‎ PCEN CSN aja KA AN AYAT 2? 
MENANAM PALA l سَلَّمِيَصْحَبَهُوَعَلَفَ‎ 7 


2134. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail berkata, Ibnu Syihab maka dia mengabarkan keada saya 'Urwah bin Az 
Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata: "Aku 
belum lagi baligh ketika bapakku sudah memeluk Islam". Dan berkata, Abu Shalih telah 
menceritakan kepada saya 'Abdullah dari Yunus dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan 
kepada saya 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aku belum lagi 
baligh ketika bapakku sudah memeluk Islam dan tidak berlalu satu haripun melainkan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menemui kami di sepanjang hari baik pagi 
ataupun petang. Ketika Kaum Muslimin mendapat ujian, Abu Bakar keluar berhijrah menuju 
Habasyah (Ethiopia) hingga ketika sampai di Barkal Ghomad dia didatangi oleh Ibnu Ad- 
Daghinah seorang kepala suku seraya berkata: "Kamu hendak kemana, wahai Abu Bakar?" 
Maka Abu Bakar menjawab: "Kaumku telah mengusirku maka aku ingin keliling dunia agar 


aku bisa beribadah kepada Tuhanku". Ibnu Ad-Daghinah berkata: "Seharusnya orang seperti 
anda tidak patut keluar dan tidap patut pula diusir karena anda termasuk orang yang bekerja 
untuk mereka yang tidak berpunya, menyambung silaturahim, menanggung orang-orang 
yang lemah, menjamu tamu dan selalu menolong di jalan kebenaran. Maka aku akan 
menjadi pelindung anda untuk itu kembalilah dan sembahlah Tuhanmudi negeri 
kelahiranmu. Maka Ibnu Ad-Daghinah bersiap-siap dan kembali bersama Abu Bakar lalu 
berjalan di hadapan Kafir Quraisy seraya berkata, kepada mereka: "Sesungguhnya orang 
sepeti Abu Bakar tidak patut keluar dan tidak patut pula diusir. Apakah kalian mengusir 
orang yang suka bekerja untuk mereka yang tidak berpunya, menyambung silaturahim, 
menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu dan selalu menolong di jalan 
kebenaran?" Akhirnya orang-orang Ouraisy menerima perlindungan Ibnu Ad-Daghinah dan 
mereka memberikan keamanan kepada Abu Bakar lalu berkata, kepada Ibnu Ad-Daghinah: 
"Perintahkanlah Abu Bakar agar beribadah menyembah Tuhannya di rumahnya saja dan 
shalat serta membaca Al Our'an sesukanya dan dia jangan mengganggu kami dengan 
kegiatannya itu dan jangan mengeraskannya karena kami telah khawatir akan menimbulkan 
fitnah terhadap anak-anak dan isteri-isteri kami". Maka Ibnu Ad-Daghinah menyampaikan 
hal ini kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mulai beribadah di rumahnya dan tidak 
mengeraskan shalat bacaan Al Our'an diluar rumahnya. Kemudian AbuBakar membangun 
tempat shalat di halaman rumahnya sedikit melebar keluar dimana dia shalat disana dan 
membaca Al Our'an. Lalu istrei-isteri dan anak-anak Kaum Musyrikin berkumpul disana 
dengan penuh keheranan dan menanti selesainya Abu Bakar beribadah. Dan sebagaimana 
diketahui Abu Bakar adalah seorang yang suka menangis yang tidak sanggup menahan air 
matanya ketika membaca Al Our'an. Maka kemudian kagetlah para pembesar Ouraisy dari 
kalangan Musyrikin yang akhirnya mereka memanggil Ibnu Ad-Daghinah ke hadapan mereka 
dan berkata, kepadanya: "Sesungguhnya kami telah memberikan perlindungan kepada Abu 
Bakr agar dia mberibadah di rumahnya namun dia melanggar hal tersebut dengan 
membangun tempat shalat di halaman rumahnya serta mengeraskan shalat dan bacaan 
padahal kami khawatir hal itu akan dapat mempengaruhi isteri-isteri dan anak-anak kami 
dan ternyata benar-benar terjadi. Jika dia suka untuk tetap beribadah di rumahnya silakan 
namun jika dia menolak dan tetap menampakkan ibadahnya itu mintalah kepadanya agar dia 
mengembalikan perlindungan anda karena kami tidak suka bila kamu melanggar perjanjian 
dan kami tidak setuju bersepakat dengan Abu Bakar". Berkata, 'Aisyah radliallahu 'anha: 
Maka Ibnu Ad-Daghinah menemui Abu Bakar dan berkata: "Kamu telah mengetahui 
perjanjian yang kamu buat, maka apakah kamu tetap memeliharanya atau mengembalikan 
perlindunganku kepadaku karena aku tidak suka bila orang-orang Arab mendengar bahwa 
aku telah melanggar perjanjian hanya karena seseorang yang telah aku berjanji kepadanya". 
Maka Abu Bakar berkata: "Aku kembalikan jaminanmu kepadamu dan aku ridho hanya 
dengan perlindungan Allah dan RasulNya shallallahu 'alaihi wasallam. Kejadian ini adalah di 
Makkah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh aku telah 
ditampakkan negeri tempat hijrah kalian dan aku melihat negeri yang subur ditumbuhi 
dengan pepohonan kurma diantara dua bukit yang kokoh. Maka berhijrahlah orang yang 
berhijrah menuju Madinah ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkanhal 
itu. Dan kembali pula berdatangan ke Madinah sebagian dari mereka yang pernah hijrah ke 
Habasyah sementara Abu Bakar telah bersiap-siap pula untuk berhijrah. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Janganlah kamu tergesa-gesa karena aku 
berharap aku akan diizinkan (untuk berhijrah) ". Abu Bakar berkata: "Sungguh demi bapakku 
tanggungannya, apakah benar Tuan mengharapkan itu?" Beliau bersabda: "Ya benar". Maka 
Abu Bakar berharap dalam dirinya bahwa dia benar-benar dapat mendampingi Rasulullah 


shallallahu "alaihi wasallam dalam berhijrah. Maka dia memberi makan dua hewan 
tunggangan yang dimilikinya dengan dedaunan Samur selama empat bulan. 


Kitab: Al-Wakalah (perwakilan) 
Bab: Perwakilan seorang rekan kepada rekannya dalam pembagian dan selainnya 


عن 


22 TA A Ta 
وروم‎ 7 < f ols KALI م ر‎ ba ana 


r‏ ے2 


gegi AS xé 
شير تَوَيجُلُودِهَا‎ ANA das sal PENAK ang ANGEN 


2135. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari 'Abdurrahman bin Abi Lailaa dari "Ali radliallahu "anhu 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan aku agar menyedekahkan 
apa yang ada diatas punggung unta (pelana) yang kami sembelih begitu juga kulitnya. 


اور ور 


SEL رضي‎ A SERA EN SELESAI 
KAA صل‎ ga S3 P3 صَحَابَتِهِبْقِيَ‎ GEA SA Aa AE SAN 


7 


Sing <i 29 


2136. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari 'Ugbah bin 'Amir radliallahu 'anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kepadanya seekor kambing yang Beliau bagikan 
untuk para sahabat Beliau dan tersisa anak kambing yang sudah bisa berdiri sendiri. 
Kemudian diceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam maka Beliau bersabda: 
"Ambillah buatmu". 


Bab: Jika seorang Muslim mewakilkan seorang kafir harbi di wilayah perang atau 
daerah Islam 


Nota PISA NA SA َد اله قال‎ pa gali SAS 
Ha 2 AA 4 LING قال‎ 1523 CE رضي‎ SEA ڪَ ابيد عن جَدَوعَيَدِ الو‎ EA 


LA 


maag, aké ES‏ بمو See An E‏ من قال 


A 
are 


EU y AL BASA حم كاتِبَيِي باك الي اف‎ PSA 


IM 


PEN NA e eo 


= A PHE i A 


jeke ERROR 13 E A ana ar 


50 
GA: 


SN Bt Laga 


و سد GA‏ ت 


ata tar PE حَنَّى‎ pa SA 


al AAE دمه قال ابو‎ rab 3 PUS FS EA NENG pa ر جل‎ 


daa PIL 


2137. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul "Aziz bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepada saya Yusuf bin Al Majisyun dari Shalih bin Ibrahim bin 'Abdurrahman 
bin 'Auf dari bapaknya dari kakeknya, 'Abdurrahman bin 'Auf radliallahu 'anhu berkata: "Aku 
mengirim surat kepada Umayah bin Khalaf agar ia menjagaku dalam urusan keluargaku dan 
harta bendaku di Makkah dan aku akan menjaganya dalam urusan keluarganya dan harta 
bendanya di Madinah. Ketika aku menyebut nama Ar-Rahman ia berkata: "Aku tidak 
mengenal Ar-Rahman, tulislah namamu ketika engkau masih di jahiliyah". Maka aku menulis 
namaku 'Abdu 'Amru. Ketika terjadi perang Badar aku keluar ke gunung untuk menjaganya 
ketika orang-orang tidur. Kemudian Bilal melihatnya, lalu ia keluar hingga sampai di majlis 
orang-orang Anshar. Lalu Umayyah bin Khalaf berkata: "Aku tidak akan selamat jika Umayah 
selamat. Kemudian beberapa orang Anshar keluar bersamanya mendekati kami, ketika aku 
khawatir mereka akan menemukan kami maka aku keluarkan anaknya kearah mereka agar 
mereka tersibukkan dengannya, namun mereka membunuhnya dan mereka enggan kembali 
hingga mereka menemui kami, ketika itu ia adalah seorang lelaki yang gemuk, ketika mereka 
menemui kami aku berkata, kepadanya merunduklah, lalu iapun merunduk dan aku 
meletakkan badanku diatasnya untuk melindunginya, kemudian mereka (kaum muslimin) 
berusaha menusuknya dengan mengarahkan pedang mereka melalui bawahku hingga 
mereka membunuhnya, kakiku terkena pedang salah seseorang dari mereka. Dan 
'Abdurrahman bin 'Auf memperlihatkan luka bekas pedang itu pada kami dipunggung 
kakinya. Abu "Abdullah berkata, Yusuf mendengar Shaleh begitu juga Ibrahim, bapaknya. 


Bab: Perwakilan dalam penukaran uang dan timbangan 


او ENG‏ م AA‏ ما IS‏ و 2\278 57 کے 9 .19 > هم 


LA صل‎ NG gan 56 sa KA 1 نر لخدي‎ jin 
و‎ RAG ALLE الل‎ sj Pe C3 يلل جنر و مدوم‎ 
SE JS KS Ki جیب‎ as á KS KE NENET 


LI al 


Kata SA AL csie zu a LAN 
NG Han ABI 


2138. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdul Majid bin Suhail bin "Abdurrahman bin 'Auf dari Sa'id bin Al Musayyab dari 
Abu Sa'id Al Khudriy dan Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memperkerjakan seorang di tanah Khaibar lalu dia membawakan kurma yang 
banyak kepada mereka lalu Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah semua 
kurma Khaibar seperti ini?" Maka orang itu menjawab: "Sesungguhnya kami mengambil satu 
sha'jenis kurma ini dengan dua sha' kurma lain dan dua sha'kurma ini dengan tiga sha' kurma 
lain". Maka Beliau bersabda: "Janganlah kamu berbuat seperti itu. Juallah dengan dirham 
kemudian belilah dengan dirham pula". Dan bersabda: "Dan dengan timbangan seperti itu 
pula". 


Bab: Jika seorang pengembala atau wakilnya melihat kambing yang akan mati atau 
sesuatu yang merusak, maka ia boleh menyembelih atau memperbaiki yang ia 
takutkan kerusakannya 


PL AS افع اسيع ان‎ AL SI الْمُعَكَمرَ‎ ia ASEAN SAS 


WA A - 


AISI ا حجر‎ PES aa KEMASAN 


g 


KAH : EA Jaga Jika TAHI AA KAK 


e 5 GA a 276 e NG RA A 9 A < as A Lai 
A Ke عْبَيد الله‎ JELAS دبا‎ Ta 13 Una SAE Ke ANJI GAS 
الله‎ A3 Ke ف‎ AA 


2139. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim dia mendengar Al Mu'tamir 
memberitakan kepada kami 'Ubaidulloh dari Nafi" bahwa dia mendengar Ibnu Ka'ab bin 
Malik bercerita dari bapaknya bahwasanya dia memiliki kambing yang mencari makan 
didekat pepohonan. Lalu budak wanita kami melihat ada satu ekor kambing yang mati. Maka 
dia mengambil batu lalu menyembelihnya dengan batu tersebut dan berkata, kepada 
mereka, "Janganlah kalian makan sampai aku menanyakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam atau kita utus seseorang untuk menanyakannya kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam. Lalu dia menanyakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang maalah ini atau 
mengutus seseorang. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk 
memakannya. 'Ubaidullah berkata: "Maka hal ini menakjubkan aku karena dia seorang 
budak wanita dan dia juga yang menyembelihnya". Hadits ini diikuti pula oleh 'Abdah dari 
'Ubaidullah. 


Bab: Perwakilan orang yang hadir atau yang tidak hadir adalah dibolehkan 


fai 


NS‏ مم E RUN‏ نأي سَلَمَّعَ نأي هْريْرََرَضِيَ NGE‏ گان 
AL. DIAN‏ تۇمام نابل aka psp P a‏ 

A ع > امو‎ DA IE EE ت‎ 
JAM AES DIAN TEBAL E 


P 


LA 


AAS 32 22315 Ia 


2140. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Ada 
seorang laki-laki yang dijanjikan diberi seekor anak unta oleh Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam maka dia datang kepada Beliau untuk menagihnya. Maka Beliau bersabda: 
"Berikanlah". Maka para sahabat mencarikan anak unta namun tidak mendapatkannya 
kecuali satu ekor anak unta yang umurnya lebih diatas yang semestinya. Maka Beliau 
bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang tersebut berkata: "Engkau telah menepati janji 
kepadaku semoga Allah membalasnya buat Tuan". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa yang paling baik 
menunaikan janji". 


Bab: Mewakilkan dalam pembayaran hutang 


si ENEG PIL Ja HA KAA Si س يمان ين ڪر ب‎ SAS 


“ 


ISA BL GA Sts ala sal وان ترات‎ gs 5 ja 
Z lə Z 4 P P 
رايا قالوايًا‎ I مات‎ ARA A 
ESE Ha É EA AAN jua مول شهلا مكل اد‎ 


2141. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Salamah bin Kuhail aku mendengar Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu berkata: Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang dijanjikan kepadanya. Maka para 
sahabat marah kepadanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah dia 
karena bagi orang yang benar ucapannya wajib dipenuhi". Kemudian Beliau berkata: 
"Berikanlah untuknya seekor anak unta". Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, tidakada 
kecuali yang umurnya lebih tua". Maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, karena 
sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan janji". 


Bab: Jika memberikan sesuatu kepada wakil atau utusan kaum maka itu boleh 


Kerna LA Lu Pa داید‎ 


2 


Ka Asi TA A13 3 5 AAN RTA TANYA‏ رومام جو جا 


A Pa 


ayat AA ge SANG ALASAN A50 ASA 
Ae SENSASI MUN SAM Beri 3 32 BAN أحَبٌ الْحَدِيت‎ 


A Aa‏ العام Bs‏ ع رقفل من ابام 
AE aan MAH e EEEE a‏ 
رول اصلاخ NE AE‏ 
AKA ANGAS) sin a, NS SN‏ ا 

án BI NAN ES, aba YES َب ٽڪ اَن يکو‎ yA JS AA 
AIA DAN Ar سول الملا‎ SERAH AN EA HAH AH 


ia Mg ia Haa YÉ ea gaie‏ جعُوا حى يَرَفَعُو ا يتاعقاو كم 


AH 


55 Na NATA Pr عله‎ ZA جوا ر شُول موصلا‎ PA WAR k- A 


2142. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan kepada 
saya Al Laits berkata, telah menceritakan kepada saya 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata: dan 
'Urwah menduga bahwa Marwan bin Al Hakam dan Al Miswar bin Makhramah keduanya 
mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri ketika datang 
kepada Beliau suku Hawazin yang telah ditundukkan lalu mereka meminta kepada Beliau 
agar mengembalikan harta dan para tawanan mereka. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam berkata, kepada mereka: "Ucapan yang paling aku sukai adalah yang paling benar. 
Maka pilihlah salah satu dari dua hal apakah tawanan atau harta dan sungguh aku akan 
memberi kesempatan terhadap mereka". Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah 
menanti mereka sekitar sepuluh malam ketika akhirnya mereka kembali dari Tho'if. Setelah 
jelas bagi mereka bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak akan mengembalikan 
kepada mereka kecuali salah satu dari dua pilihan, mereka berkata; "Kami memilih 
tawanan". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan Kaum Muslimin 
kemudian memuji Allah yang memang Dia paling berhak untuk dipuji lalu bersabda: 
"Kemudian dari pada itu, sesungguhnya saudara-saudara kalian ini telah datang kepada kita 
dengan bertobat dan sungguh aku berpikir akan mengembalikan para tawanan. Maka siapa 
diantara kalian yang suka berbuat baik (dengan membebaskan tawanan) dalam masalah ini 
maka lakukanlah dan siapa diantara kalian yang ingin tetap menjadikannya sebagai haknya 
hingga kami berikan kepadanya harta fa'i yang Allah karuniakan kepada kita, lakukanlah". 
Maka orang-orang berkata: "Kami serahkan mereka untuk Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam ". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kami tidak tahu siapa 
diantara kalian yang berhak memberi izin dan siapa yang bukan, maka itu kembalilah hingga 
kalian bawa para pimpinan yang mengurusi urusan kalian". Akhirnya mereka pulang dan 
berbicara dengan para pimpinan mereka lalu kembali menghadap Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan mereka mengabarkan bahwa mereka telah menyetujui dan memberi 
izin". 


Bab: Jika seseorang mewakilkan untuk memberikan sesuatu tetapi ia tidak 
menjelaskan berapa yang akan ia berikan, 


< AP PAP Ng aia kat نج‎ ANA AN 325 ENGGA 
BIANG JOGAN nb مم عن جار‎ EA 
sak SA ada AN في آ خر‎ BUYER JELAS Peran jai 


ر ر بره 


NGGAE A JEANS براقا‎ Ea PI ANN, ia NG 


5 
—N 


عَطِنِيهِتأَعَطَيْتهُقَصَرَبَهُفَرَجَرَمْفَكَانَمِنَدَلِكَ الْمَكْانْمِنَأوَّل الْقَوَمِكَالَبعَنِيِهِقَقََتُ بَلْْهْوَلَكَيًا 


Kd Gya PE Kas بعَةكَكَاني لَك طَهر إل‎ SA MIA 


(an 
wa A 


aZ وروم‎ 


KEY AOIS SEES PA EEEE PÉJ ASAH 


LA o 


Td NGANG NT EET N ié Pe 


A 0 az 2 4 ri 2 AS رای ا صان ا‎ Let NAH 
SEA AE BB es قال يا بلال اقضه وزد ەفاغطاە‎ 


A م ت و‎ A AN 2 کو ےت ار‎ LI 
KN gi PE BB DN KS Ia pa: AN 


2143. Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Juraij dari 'Atha' nin Abi Rabah dan sebagian diantara mereka menambahkan dan 
tidak seorangpun yang menyampaikan seluruhnya kepadanya dari Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhuma berkata: "Aku pernah bepergian bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan mengendarai unta yang lambat sehingga menjadi yang terakhir sampai 
diantara rambongan. Lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam lewat di depanku seraya berkata: 
"Siapa ini?" Aku menjawab: "Jabir bin 'Abdullah". Beliau bertanya: "Ada apa dengan kamu?" 
Aku jawab: "Aku mengendarai unta yang lambat". Beliau bertanya: "Apakah kamu punya 
tongkat? Aku jawab: "Ya punya". Beliau berkata: "Berikanlah kepadaku". Maka aku berikan 
kepada Beliau lalu Beliau memukulkannya kepada untaku hingga dia berjalan cepat dan 
sejak dari tempat itu dia menjadi yang terdepan diantara rambongan. Beliau berkata: 
"Juallah kepadaku". Aku katakan: "Bahkan ini untuk Tuan, wahai Rasulullah". Beliau berkata: 
"Juallah kepadaku karena aku akan membelinya dengan empat dinar dan kamu boleh 
menungganginya hingga tiba di Madinah". Ketika kami hampir tiba di Madinah aku berjalan 
untuk pergi. Beliau bertanya: "Kamu mau kemana?" Aku katakan: "Aku hendak menikah 
dengan seorang wanita yang pernah berkeluarga". Beliau bertanya: "Kenapa tidak dengan 
seorang gadis sehingga kamu bisa bersenang-senang dengannya dan diapun bisa bersenang- 
sengang denganmu". Aku katakan: "Sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan 
meninggalkan anak-anak perempuan yang masih kecil-kecil maka aku ingin menikahi 
seorang wanita yang sudah berpengalaman dalam berumah tangga". Beliau berkata: "Oh 
begitu". Ketika kami telah tiba di Madinah Beliau bersabda: "Wahai Bilal, berikanlah 
kepadanya dan lebihkanlah". Maka Bilal memberinya empat dinar dan ditambah dengan 
satu girath. Jabir berkata: "Semoga tanbahan yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berikan tidak berpisah dariku". Maka sejak itu pemberian girath tersebut tidak pernah 
berpisah dari tas kulit Jabir bin 'Abdullah. 


Bab: Wanita mewakilkan kepada imam untuk menikahkannya 


J إل وشو‎ AA Neg وهل‎ jai NAH ا‎ KI GA AA 


i Dr y Ar 4‏ مااي 


EEA EEN E gada NE EA ا‎ xis? الله‎ oá 


zih 


7 AMA 333 


2144. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad berkata: Seorang wanita datang menemui 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku menawarkan 
diriku untuk Tuan". Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata: "Nikahkanlah aku dengannya". 


Beliau berkata: "Kami nikahkan kamu dengannya dengan mahar bacaan Al Our'an yang ada 
padamu". 


Bab: Jika wakil menjual sesuatu yang rusak, maka jual belinya ditolak 
SAT 2? و‎ r 2 Ah 4 و 2 ر ےار ور 2 ر ر‎ 2%, 
عقبەبن‎ LES MAK ّم‎ Kerr KRI 


pe EA Bg INA NGE Per Sa BAG 


Pd 
و‎ 


KEKE SAN Kes IN يَنَهَذَاكَالَ‎ A A Pa LA, 


A 


A 
Z 
A = = س سس‎ 


CREE Wega saki الله‎ Je NI عَلَيَهوَسَلَم‎ DIA TAH بصا‎ 
è Ma Para PENA 30163 AS 5 JANG Neng 


2145. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Shalih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah, dia adalah Ibnu Sallam dari Yahya 
berkata: Aku mendengar 'Ugbah bin 'Abdul Ghofir bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al 
Khudriy radliallahu 'anhu berkata: "Bilal datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dengan membawa kurma Barni (jenis kurma terbaik) maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata, kepadanya: "Dari mana kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma yang 
jelek lalu kami jual dua sha' kurma tersebut dengan satu sha' kurma yang baik agar kami 
dapat menghidangkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka saat itu juga Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Celaka celaka, ini benar-benar riba. Janganlah kamu 
lakukan seperti itu. Jika kamu mau membeli kurma maka juallah kurmamu dengan harga 
tertentu kemudian belilah kurma yang baik ini". 


Bab: Perwakilan dalam wakaf, nafkah dan mewakilkan untuk memberi makan 
kepada sahabatnya, 


JA Kala KEM قَالَفصَدَقَةِ عْمَرَ رَضِيَ‎ jab Ken ESA Ia Pa EN PAN WA SUK NANA 


us PA 


STNA عُمَر هو‎ Lengan KAN si es 


BEI ZAS Saja‏ و 
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami‏ .2146 
Sufyan dari 'Amru berkata, tentang shadaqahnya 'Umar radliallahu 'anhu: "Tidak ada dosa‏ 
bagi seorang wali untuk memakannya dan memberi makan temannya kecuali orang yang‏ 
mengambil harta anak yatim kedalam hartanya. Kemudian Ibnu 'Umar meneruskan‏ 
shadaqahnya 'Umar yaitu memberikannya kepada orang-orang dari penduduk Makkah yang‏ 
singgah kepada mereka.‏ 


4 


Bab: Perwakilan dalam hudud 


A Pa Pinoy PU z ga ر فى ل وام .2 و ر‎ EFE ر‎ 
JIN ES ALE E ابن ش هاب‎ EA Tea NJAWA 


A 


A 


SIASAH ASI قال و‎ ka na NG aaa P 
ka قار‎ 


2147. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah mengabarkan kepada kami Al 
Laits dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah 
radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Berilah tangguh wanita 
ini sampai besok wahai Unais.Jika ia mengaku maka rajamlah". 


r 


Mihi KENE AE AEN A Í SC NGA 


عم 


ae SANA, KAH و و‎ AE A3 ABU LAN ناو اين‎ KL a 
يد‎ AN GIA SAI a pia 


2148. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami 'Abdul 
Wahhab Ats-Tsagafiy dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari 'Ugbah bin Al Harits berkata, 
Telah didatangkan An-Nu'aiman atau Abu An-Nu'aiman dalam keadaan mabuk maka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam memerintahkan orang yang ada di Baitullah agar 
memukulnya. Dia berkata: "Aku termasuk diantara orang yang memukulnya dimana kami 
melemparinya dengan sandal dan pelepah kurma". 


Bab: Perwakilan dalam hal hewan sembelihan dan pemeliharaannya 


4 
ص 


- > < 9 # 2 0 Fa ANG و وم‎ - 
KE AE II SN NE مالك عن‎ SAS ن ڪب د اه قال‎ Ja AN Sis 
و‎ JLN Jo سول الل‎ KN NE As NG RI 


£ A - A - 


کی YAA PENA‏ الي و سکم دیو كماما ي TEA AA‏ 


Las 1 
A 2 A a aa عو‎ Fa £ A 22 212A 


2149. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada saya Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm dari 'Amrah binti 'Abdurrahman 
bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aku 
mengikatkan tali pada hewan qurban Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
tanganku kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengikatnya kembali dengan 
tangan Beliau lalu mengirimnya kepada bapakku. Maka sejak itu tidak ada yang diharamkan 
lagi bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari apa-apa yang Allah halalkan hingga 
hewan qurban disembelih" 


A e 


Bab: Jika seseorang berkata kepada wakilnya 'Letakkanlah barang tersebut di 
tempat yang Allah inginkan', lalu wakilnya berkata 


=) 


JEN sS‏ مَالِشِعَنَإِسَحَاقَ gi‏ عبد اله هعاس بى مالك رضي اله 
عَنَهْيَقُولُ كَانَأَبُو ME NAN Perah AE BNI‏ گات 
jagad‏ گا رسو aas EM Kadal AN‏ 
Jala sale AN MIE Fat PALA ja Da Na‏ 


LA 


Arak: LAN a SAM eta MA رع‎ Tree AA A راس‎ 
SEA مِمَاتَحِبُونَ)‎ E MSN قوفي تابه‎ NGANG 25 


كس A?‏ ا رر ا ار مص م 2 و سام و 0 

Persi Sa يِتَهَاوَ ذْخْرَهَاءِ عند‎ a WA Ai 1 
DNA AA ng 0 . وور‎ A, e ARA KE <8 

KN JABAR 5 Ja‏ سيعت مَاقَلْتَفِيبَاوَأرَى AS‏ الا قر بين قال أفعل يارسول الله 


AS - 1 و‎ LAL لس س‎ a م‎ 
اب‎ SG 3536 senen Leena, 543) Man بُو‎ FE 


2150. Telah menceritakan kepada saya Yahya bin Yahya berkata, aku membacakan kepada 
Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bahwa dia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
berkata; Abu Tholhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshar di 
kota Madinah berupa dan harta yang paling dicintainya adalah Bairuha' (ladang berikut 
sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam senantiasa mamemasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. Ketika 
turun firman Allah Ta'ala (AS Alu "Imran: 92 yang artinya): "Kamu sekali-kali tidak akan 
sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta 
yang kamu cintai", Abu Tholhah mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: "Kamu sekali-kali 
tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 
sehahagian harta yang kamu cintai", dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah 
Bairuha' itu dan aku menshadagahkannya di jalan Allah dengan berharap kebaikan dan 
simpanan pahala di sisiNya, maka ambillah wahai Rasulullah kapanpun baginda mau". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, 
inilah harta yang menguntungkan. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu ucapkan 
dan aku berpendapat sebaiknya kamu shadagahkan buat kerabatmu". Maka Abu Tholhah 
berkata: "Aku akan laksanakan wahai Rasululloloh. Maka Abu Tholhah membagi untuk 
kerabatnya dan anak-anak pamannya". Hadits ini juga diikuti oleh Isma'il dari Malik. Dan 
Rauh berkata dari Malik: "Pahalanya mengalir terus" 


Bab: Perwakilan orang yang dapat dipercaya dalam hal lemari dan selainnya 


w 


0 0 0 3 5 PN ر و و‎ p 

ES ANS CEACE‏ أَسَامَةَعَنبْرَيَِّبَّن ES PN ENE‏ أب مو سی رَضى الله 
Sa 57 2 2 8 Pa d 3 0 2‏ .2 7 0 9 5 

SIN TES SER sena WG NE ka LA Ji AN PL‏ يُعْطِي gala‏ به 
A er E E 5‏ ا ran‏ 

gal SAN UTS ab a‏ به أحدالمتصدقين 


2151. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Seorang bendahara yang amanah, yang dia 
melaksanakan tugasnya (dengan baik) " --Dan adakalanya Beliau bersabda--: "Yaitu yang dia 
melaksanakan apa yang dperintahkan kepadanya dengan sempurna dan jujur serta memiliki 
jiwa lapang dada, yang dia mengeluarkannya (shadagah) kepada orang yang berhak 
sebagaimana diperintahkan adalah termasuk salah satu dari Al Mutashaddigin". 


Kitab: Al-Muzara'ah (pertanian) 


Bab: Keutamaan bertani dan menanam jika sebagiannya dimakan 
2 LANG Haa َك‎ AU 2 مد رال“ کہ‎ 000 -A Pa AA 


PA 2 Pe an Pena aA ML LP LG 7 2 و و‎ AZL 
غرّسًا‎ Aa ale ÉN a اللَه عت قال قال رسو ل‎ aini 
karki, 114 ر ر‎ Tag Ta 56 و‎ aa ASA 2 2م‎ zeak 

SET as A IG Bapa AS بِيمَة إلا‎ ASA أو‎ abasa كل‎ BE SEA 


NN 


aka saiel EA Sai 
2 ر‎ 
Pa 


2152. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah. Dan diriwayatkan pula telah menceritakan kepada saya 'Abdurrahman bin Al 
Mubarak telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang 
muslimpun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan 
oleh burung atau menusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya". Dan 
berkata, kewpada kami Muslim telah menceritakan kepada saya Aban telah menceritakan 
kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


Bab: Beberapa akibat karena sibuk bekerja 


a 222 Z Z Z 
ts AUN Il. ANGANGGE Aa a T وم‎ 2 biar و‎ AR o ليس | ص “الي‎ 
2 ~” 


4 4 Pd 7 5 7 PAN Z رع س‎ z5 A AZ 2 
N3 Peranan IE ke GEN لقا لحر ث فقا سيعت‎ rs 


{2 2 ERA aAA 0 مام‎ f .” SA 0 Te عم‎ Z22434 2 
GE أْمَامَهَصَدَي‎ GAN AAS PI قال‎ JAWANE SIN م‎ BEA SIG 


2153. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada saya 
'Abdullah bin Salim Al Himshiy telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Zaiyad Al 
Alhaniy dari Abu Umamah Al Bahiliy berkata, ketika ia melihat cangkul atau sesuatu dari alat 
bercocok tanam, lalu ia berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barang seperti ini tidak masuk kerumah suatu kaum kecuali Allah akan memberikan 
kehinaan padanya". Abu Abdullah Al Bukhariy berkata: "Dan nama Abu Umamah adalah 
Shuday bin 'Ajlan". 


Bab: Memelihara anjing untuk menjaga tanaman 


SAN Ly A (a Pa (0 ور 9ر 2 1 كثير ء‎ 76 A (32 TA AANS 
عن یھر ير #رضي للەعنه‎ sakang كير عن‎ g Puan 3> Lai s> 3> 


ra 


PARI PA GA 2 DENG I 0 0 هورم‎ 7 4 “NENG 
A SEE DA a AE Ye NG gan JI 


5 


rc Gesta Tu واا‎ l, 2,2 رر ےو‎ AM م سا‎ a - 
مالا کلب‎ agade صلی‎ ES BRIDE ابن سير ينو ابو‎ JB Aga ye 


- Z 5 Pa A Pa 
55 ري‎ IE Ae واا ؟ امسوم )م‎ Zl 2,2 و‎ La مه 5ه ساو‎ ye 2473 
لله‎ MERO i كمه‎ 4 29 < 
كَلَبَصَيّدِأ‎ la aé Ih صا‎ Da es male صيدو 1383 بو‎ lo les 
27 


2154. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menyentuh anjing 
berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu girath kecuali 
menyentuh anjing ladang atau anjing jinak". Berkata, Ibnu Sirin dan Abu Shalih dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Kecuali anjing untuk 
mengembalakan kambing atau ladang atau anjing pemburu". Dan berkata, Abu Hazim dari 
Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Anjing pemburu atau 
anjing yang jinak". 


7 
ZG r‏ 
سو وو نف اک 2 سس kazi,‏ 


SANA يد‎ OS السا ب‎ a ÊNGG AL اخبر‎ PARA PN MATA Kek ea 


NG 


LAN 


La Na sadé EE عا‎ HAN 
Sain ABU TENANG 35 يعني‎ NG SEA jis aab Je شو ل‎ 
aiiis an لالص الل‎ ban SA EME عمق‎ 


2155. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Yazid bin Khushaifah bahwa As Sa'ib bin Yazid menceritakan kepadanya bahwa dia 
mendengar Sufyan bin Abi Zuhair, seorang yang berasal dari suku Azdi Syanu'ah yang juga 
merupakan shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memelihara anjing yang bukan digunakan 
untuk menjaga ladang atau mengembalakan ternak berarti sepanjang hari itu dia telah 
menghapus amalnya sebanyak satu girath". Aku (as-Sa'ib) bertanya: "Apakah benar kamu 
mendengar ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Dia menjawab: "Ya demi Rabb 
masjid ini". 


Bab: Menggunaan sapi untuk membajak 


IKEA ME AA SS‏ حَدََتَاْْبَهُحَنْسَعَدٍ دتو تراھم قال تنك اناي 


Be اكب ڪل‎ A LN Jaa هری ا‎ 


UBIN 212 A PARA اققا‎ = DAH NYANA Sa 
Wris S تاو ابو‎ LI SAN g ھا کو م‎ akan 2 
Sg publ sák 


2156. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Saad bin Ibrahim berkata; Aku 


mendengar Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "(Nanti pada hari giyamat) orang yang menunggang sapi betina akan 
diremukkan oleh sapi tersebut seraya berkata: Aku diciptakan bukan untuk ini, tapi aku 
diciptakan untuk membawajak ". Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku beriman 
tentang kejadian itu, begitu juga Abu Bakar dan 'Umar". Dan akan ada pula seekor serigala 
yang memakan kambing lalu pengembalanya mengikutinya. Maka serigala berkata kepada 
penggembala itu: "Siapa yang mengawasi kambing itu pada hari berburu ini yang tidak ada 
yang menjaganya kecuali aku?" Beliau bersabda: "Aku beriman tentang kejadian itu, begitu 
juga Abu Bakar dan 'Umar". Berkata, Abu Salamah: "Saat itu Abu Bakar dan 'Umar tidak 
berada ditengah-tengah orang saat Beliau menceritakan." 


Bab: Jika seseorang berkata 'Berilah aku modal perawatan pohon kurma ini, maka 
engkau akan bisa memanennya dengan aku' 


TEMAN - ور‎ 0 


0 مسار ا‎ AA AAN اڪ ڪھ بن اف‎ AS 
CSI اللا الو‎ A Aa كلت اناري َل ليوو سم اقيم‎ 
اطا‎ SE قال‎ FAN aa دشر‎ 335 STA 


2157. Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Orang-orang Anshar berkata, kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam: "Bagilah untuk kami dan saudara-saudara kami kebun kurma ini". Beliau 
menjawab: "Tidak". Mereka (Kaum Muhajirin) berkata; "Cukup kalian berikan kami 
pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut nanti kami mendapat bagian dari hasil 
buahnya". Mereka (Kaum Anshar) berkata: "Kami dengar dan kami taat". 


Bab: Memotong pohon dan pohon kurma 


IM 


MEA Ie NS PNG BEN a sa وير‎ SASAR 
CEN وَهَانَعَلَسَرَاوَبَيِى‎ BESI وهي الْمُوَيَرَمُوَطَا‎ d3 KAN 3353 AN 3 


z 
4 


A ASAL 22‏ 
حر بی لبو بره Makita‏ 


2158. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bahwa Beliau membakar kebun pohon kurma Bani An Nadhir dan menebanginya yang 
berada di Al Buwairah dan kepada kebun itu Hassan bersya'ir: Kehinaanlah bagi para 
pembesar Bani Lu'ay. Telah tersebar kebakaran di Buwairah 


& AE ai AAS عَنْ‎ da یی‎ IE Me AS JAG. MPA NA 


Z 


A DAS) 


AA AKAN ىا ر‎ see Sasa BE as 


AK Haa SWA 2 Sei 36023 PA AJ 


2 4 2 PA 

KA SSS Ba RI 
2159. Bab. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hanzhalah bin 
Oais Al Anshariy dia mendengar Rafi' bin Khudaij berkata: "Di Madinah kami adalah orang- 
orang yang paling banyak bercocok tanam, sering kami menyewa tanah di sebuah kawasan 
tertentu milik tuan tanah, diantaranya ada yang gagal dan tanah masih seperti apa adanya, 
dan diantaranya ada yang berhasil sehingga tanah menjadi rusak, sehingga di kemudian hari 
kami dilarang sewa-menyewa tanah ini. Ketika itu, emas dan uang belum ada. 


Bab: Menggarap lahan dengan mendapatkan setengah bagian 


4 


ys BEE NS AAN كتا بر اهو‎ 
Pan 72 d مَايَخَد :و‎ hi Z 2/3 Ke JA gala ata -A DI KAN Iva: 


IM 
w r 
2 و كلس‎ 


LN Jaka g22 : 2 9 2 ÎN E a2 A AL 5 2) 
LN An pabianan AS یی‎ 


LA 
- 


Sg 353 


72 


PN IA AAA طن‎ AL AAN sea aki la a AN Ajay 
PING AENG 6 TT An KAI 


2160. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Anas bin 'Iyadh dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin "Umar radliallahu 
'anhuma mengabarkannya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang 
untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma 
atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada isteri-isteri Beliau sebanyak 
seratus wasag, delapan puluh wasag kurma dan dua puluh wasag gandum. Pada zamannya, 
'Umar radliallahu 'anhu membagi-bagikan tanah Khaibar. Maka isteri-isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka 
sebelumnya. Dan diantara mereka ada yag memilih tanah dan ada juga yang memilih 
menerima hag dari hasilnya. Sedangkan 'Aisyah radliallahu 'anha memilih tanah". 


Bab: Jika lama tahaun tidak menjadi persyaratan dalam penggarapan tanah 


ا 


AK AG . م‎ IA واه‎ > Ball 3. 4 2222 Z A 2 وم‎ NGET 35 -2 ر ی‎ 
بم‎ r 
2724 وود‎ 1? A دا و‎ EA ATAA ور‎ AN > 


2161. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Nafi' dari Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan orang untuk 
memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau 
sayuran untuk pekerja. 


2 2 af 


PASS FI WE 312 262 kicsi عَبَدَائَه‎ 76% aa NGA 5 باب حَد‎ 
4 A JA A w ر و‎ e ر و‎ ZAH 2 9 
RANG) Sea Sep) ak NG Aa aE DIAN at 2213 


ع و دم ra‏ 


AH‏ يعني LI lala sae NI NIK se MEA‏ قال أن 
94 يَمْتَعَأَحَدُ PE Sa KAS‏ جا ANGGA‏ 


2162. Bab. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata, 'Amru: Aku berkata, kepada Thowus: "Mengapa tidak kau tinggalkan 
sewa-menyewa sementara mereka beranggapan bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
melarang mereka?" Dia, yaitu 'Amru berkata: "Sungguh aku telah memberi dan 
mengenalkan pengetahuan yang cukup kepada mereka dan sesungguhnya orang yang paling 
mengerti dari mereka telah mengabarkan kepadaku, yakni Ibnu "Abbas radliallahu 'anhu 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang dari itu tetapi Beliau bersabda: 
"Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya lebih baik baginya dari pada dia 
mengambil dengan upah tertentu". 


Bab: Akad penggarapa tanah dengan yahudi 


SABA - aia وشو‎ GA 222% Kera Z ردو‎ 
Ten رضي‎ AE BOLA يدانا خم‎ vipis EA 
LN 1 و و و‎ At 1 ار و رر كراعم‎ A A ر‎ 
2163. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami "Abdullah telah mengabarkan kepada kami n 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah 


Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka 
mendapat separuh dari hasilnya". 


Bab: Syarat yang dimakruhkan dalam akad penggarapan tanah 


730 و 3 


Se a عة 7 512 ور‎ AS As SAMA Tea 
gé A 


AGA GAYA RT A Da Pua حَقَلَاوَ‎ Kena JST SS 


2 


Paparan NIA He 


2164. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadhol telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah dari Yahya bahwa dia mendengar Hanzhalah Az Zuragiy dari Rafi' 
radliallahu 'anhu berkata: "Kami adalah orang yang paling banyak memiliki kebun di 
Madinah dan diantara kami ada yang memperkerjakan orang untuk menggarap ladang dan 
berkata, kepada penggarapnya: "Ini bagian untukku dan ini untukmu dan seandainya tidak 
menghasilkan maka kamu tidak mendapatkan apa-apa". Maka kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang praktek ini". 


n 


Bab: Jika menanam dengan harta milik suatu kaum tanpa izin mereka, sementara 
dalam tindakan tersebut ada kemaslahan bagi mereka 


9 


aka a AS PASS AN in GAE‏ عدر 
رضي AA haisi pii Tap Ur a AN nana MEN‏ 
yA‏ رارم مخ رین اجب La aa 5 PARIS AS‏ 
Kana BERAS KANG‏ وَجْهَاءَنْحُءْقَالَحَدُ JAS NANA‏ الان 


PA 


4 A و‎ 
GM gêbagi tai عَى‎ IES esa pan 
e BELA BI َرَت دات يوقم‎ A KANG) 365 JK Zal 


A uibs sis Sila PA 7‏ الصَبَيَدَوَالصَبَيهُيَمَضَاعَوْ 
SA SIS BESAR KERE‏ ج جه افد AVEA we. jp‏ 
قر n e‏ خر اللا IE NE AI PE ig‏ 


bl is a AA Senin 


Ban an PAKSA ITE E 


2 ء9 = 


KANAN GITA DA Nuan SA ai Pee 


d 


oá P Pr JAV َالَالَلِثُ‎ Papa SEL 


P 


PASS, KANG AYAH SS, Ia SIB 5 US) ANGSA 


1 Us S 4 NA لا و‎ NO GG A 24 دي‎ 
Jae قال‎ saé PTBA jis gih C SN EL Ssi إن‎ 


JA فسعت‎ Eá OLES اهيبن‎ BN 


2165. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Abu Dhamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata: "Ada 
tiga orang yang sedang bepergian lalu hujan turun hingga akhirnya mereka masuk ke dalam 
gua pada suatu gunung. Lalu sebuah batu yang jatuh dari gunung di depan mulut gua 
sehingga menutupi mereka. Satu sama lain diantara berkata: Perhatikanlah amal amal yang 
pernah kalian amalkan semata karena Allah lalu berdoalah dengan perantaraan amal amal 
tersebut semoga Allah Ta'ala berkenan membukakan batu tersebut untuk kalian. Seorang 
diantara mereka berkata, "Ya Allah, aku memiliki kedua orangtua yang sudah renta dan aku 
juga mempunyai anak yang masih kecil dimana aku mengembalakan hewan untuk makan 
minum mereka. Apabila aku sudah selesai aku memeras susu dan aku mulai memberikan 


susu tersebut untuk kedua orang tua, aku mendahuluinya untuk kedua orangtuaku sebelum 
anakku. Pada suatu hari aku terlambat pulang hingga malam dan aku dapati kedanya sudah 
tertidur. Maka aku mencoba menawarkan susu kepada keduanya, aku hampiri di dekat 
keduanya dan aku khawatir dapat membangunkannya dan aku juga tidak mau memberikan 
susu ini untuk anak kecilku padahal dia sedang menangis dibawah kakiku meminta minum 
hingga terbit fajar. Ya Allah seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu 
semata mencari ridhoMu, maka bukakanlah celah batu ini sehingga dari nya kami dapat 
melihat matahari. Maka Allah membukakan batu itu hinga mereka sedikit dapat melihat 
matahari". Kemudian berkata, yang lain: "Ya Allah, bersamaku ada putri pamanku yang 
merupakan orang yang paling aku cintai sebagaimana umumnya laki-laki mencintai wanita. 
Suatu hari aku menginginkannya namun dia menolak aku hingga kemudian aku datang 
kepadanya denagn membawa seratus dua puluh dinar agar aku bisa berbuat mesum dan 
menyetubuinya. Ketika aku sudah berada diantara kedua kakinya dia berkata: "Wahai 
'Abdullah, bertagwalah kepada Allah dan janganlah kamu renggut keperawanan kecuali 
dengan cara yang hag. Maka bangkit. Ya Allah seandainya Engkau mengetahui apa yang aku 
kerjakan itu semata mencari ridhoMu, maka bukakanlah celah pintu gua ini untuk kami. 
Maka batu itu kembali terbuka. Kemudian orang yang ketiga berkata: Ya Allah aku pernah 
memperkerjakan orang pada ladang padi. Ketika sudah selesai dia meminta upahnya, aku 
memberikannya namun dia enggan menerimanya. Sejak itu aku meneruskan bertani, hingga 
aku dapat mengumpulkan harta yang banyak dari hasil yang aku kembangkan tersebut orang 
itu datang kepadaku lalu berkata "Bertagwalah kamu kepada Allah". Aku katakan: "Pergilah 
lihat sapi itu beserta pengembalanya dan ambillah". Dia berkata: "Bertagwalah kepada Allah 
dan jangan mengolok-olok aku!" Aku katakan: "Aku tidak mengolok-olok kamu, ambillah. 
Maka dia mengambilnya. Jika aku kerjakan itu semata mencari ridhoMu, maka bukakanlah 
celah batu gua yang masih tersisa". Maka Allah membukakannya. Berkata, Abu "Abdullah 
dan berkata, Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dari Nafi: makna Fabaghaitu maksudnya 
fasa'aitu (Aku bersungguh-sunguh untuk menyetubuinya). 


Bab: Wakaf para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


KA GA 


ادا 


As اله‎ 


ASEAN نم‎ 2 AE JIE 5 AA 03385 Ga BI 
PER ALAN AS AA Wish Íi EKAR DAN. 


2166. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami 
'Abdurrahman dari Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata; 'Umar radliallahu 'anhu 
berkata: "Kalaulah tidak memikirkan Kaum Muslimin yang lain tentulah aku sudah membagi- 
bagikan setiap wilayah yang aku taklukan sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
telah membagi-bagikan tanah Khaibar". 


Bab: Orang yang menghidupkan tahan mati (kosong) 


وو 


PENA Pria Nan KAN tê ANGGA a pada 


SANA للحن سَلَّمَكَاَمَنَ‎ nan اهعضي‎ 
3 ANG 


BELA 5 Pera قالع‎ 


2167. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ubaidullah bin Abi Ja'far dari Muhammad bin 'Abdurrahman dari 'Urwah dari 
'Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 
memanfaatkan tanah yang tidak ada pemiliknya (tanah tak bertuan), maka orang itu yang 
paling berhak atasnya". 'Urwah berkata: 'Umar radliallahu "anhu menerapkannya dalam 
kekhilafahannya. 


21,72 و و 57 5 و‎ 20 2A 2. ور‎ PA 
21 WK 4 PE yA ور‎ AA 
ادي‎ PGA ف مرس دين زي‎ P Ada Gak Maa anda Sau! 
به‎ dana AA KEN sig Ie Nasa PBS ببَطْحَاءَمْبَارَ‎ NA Ja 
AA 5 7 لهو ر‎ arg 
O وطن‎ EEA AG PAM ىمى و‎ 33 
ا‎ san 
2168. Bab. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari Musa bin 'Uqbh dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar dari bapaknya 
radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: " Malaikat diperlihatkan kepada 
Beliau ketika Beliau singgah untuk beristirahat di Dzul Hulaifah di dasar lembah dan 
dikatakan kepada Beliau; "Sesungguhnya anda sekarang sedang berada di Bathha' yang 
penuh berkah". Dan berkata, Musa; Saat itu Salim beristirahat bersama kami di tempat 
singgahnya 'Abdullah ketika sedang mencari tempat singgah yang tepat untuk peristirahatan 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu pada posisi bawah dari masjid yang ada di dasar 
lembah itu. Dimana letaknya berada di tengah antara mereka dan jalan yang mereka lalui. 


ر و د kata A‏ شک ی اسحا 2اگ “ˆ MG,‏ 2 ع 9ر Da‏ € ر“ 
ea‏ شْعَيْب بَنْإِسَحَاقَعَنَالأَوْ ذَاعِيَ قَالَحَدَدْنِي يَحْيَى عَنْعِ کر aa‏ 


Ser Ta sae ary AN aa BELA عباس ڪَنغمَر رضي‎ SNE 
A DAD AN اوي‎ AJ Sa 303 


2169. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib bin Ishag dari Al A'raj berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya dari 'Ikrimah dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu "anhu dari Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Malam ini Malaikat yang diutus oleh Rabbku datang kepadaku". Saat itu Beliau sedang 
berada di lembah Al 'Agig dan Malaikat itu berkata, "Shalatlah di lembah yang penuh 
barakah ini dan katakanlah: "Aku berniat melaksanakan 'umrah dalam 'ibadah hajji ini". 


Bab: Jika pemilik lahan berkata, 'Aku menetapkan untukmu apa yang Allah 
tetapkan', namun ia tidak menyebut batas waktu tertantu, maka bagi keduanya 
berlaku hukum sebagaimana yang mereka ridlai 
0 7 ع لماح ايه 2 وام‎ g - ر ع يم‎ 2A sås LAPAN -2 1 z2 na ر‎ 
PANAS Kena SS PA PKS 


A 
pe 


Pn KAN كَالَعَبَدَالىَ‎ sala دو‎ AN DA پاقال‎ 
GANG AI NATA 2 بْنَالْحَطَاب‎ Aa EAE مو ی ب‎ 
Gia SIN ANN TAS IE ماهر‎ SANA 5 EA رض‎ 
LAN NANA Asan sa el AE يها وو رولو صل‎ saban NS 
IE AN LA ALA كفو‎ ARA AN درسو ل اله صل‎ ANE 
ASI AJA PN لك ماښ تاقرو‎ Ela اع کی و سام تقر‎ LAILA 


dm YA 


N 


Ra 


2170. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Migdam telah menceritakan kepada 
kami Fudhoil bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Musa telah mengabarkan 
kepada kami Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ". Dan berkata, 'Abdur Razzaag telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij 
berkata, telah menceritakan kepadaku Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari Ibnu "Umar bahwa 
'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu mengusir Yahudi dan Nashrani dari tanah Hijaz. 
Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika menaklukan Khaibar berkehendak untuk 
mengusir Kaum Yahudi dari wilayah tersebut. Dan ketika Beliau menguasainya tanah Khaibar 
Beliau manfaatkan untuk Allah, RasulNya dan Kaum Muslimin dan Beliau berkehendak 
mengusir Kaum Yahudi darinya, namun Kaum Yahudi meminta kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam agar Beliau mengizinkan mereka tetap tinggal disana untuk 
memanfaatkannya dan mereka mendapat hak bagian separuh dari hasil buah-buahannya, 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kami tetapkan kalian tinggal dan 
memberdayakannya sesuai kehendak kami". Maka mereka menetap disana hingga akhirnya 
'Umar radliallahu "anhu mengusir mereka ke daerah Taima' dan Ariha'. 


Bab: Para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam saling menolong sesama 
mereka dalam bercocok tanam 


LA 


253 م AK, AN‏ ا 1 که lat {2 “125 Z, Z‏ 2 £ 
SA SA‏ مقاتل ESA,‏ الله أ AS‏ تاا لا و ر اع عر أي ad) SS‏ حدر 
مقا le Ala‏ افع بن خديېچ 


A 


TA LING LL A De مور م‎ as کا‎ 20 EA Aa ANG Bea 
PAN seb ka ALA A رَس ول‎ LE es 


ر 


صل ا el‏ قال ماص تو ن PE An‏ ا جر ها عل KA aa IE BN‏ 
وَالشَّعِيرِكَالَلَاتفْمَلُواارْرَعُوهَاأَوَأَرْرِعُوهَاأَوَ اسك ena‏ 


2171. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Awza'iy dari Abu An-Nahasyiy, maula Rafi' 
bin Khudaij aku mendengar Rafi' bin Khudaij bin Rafi' dari pamannya,, Zhuhjair bin Rafi' 
berkata, Zhuhair: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah melarang kami dari suatu 
urusan yang kami dapat mengambil manfaat darinya". Aku bertanya: "Apa yang dikatakan 
oleh Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang sudah pasti suatu kebenaran?" Dia berkata: 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam memanggil aku seraya bertanya: "Apa yang kalian 
kerjakan dengan tanah ladang kalian?" Aku jawab: "Kami memberi upah untuk pekerja 
dengan pembayaran seperempat bagian' atau sewasag dari kurma atau gandum". Beliau 
bersabda: "Janganlah kalian kerjakan tapi tanamilah oleh kalian sendiri atau pekerjakan 
orang tanpa bayaran atau kalian biarkan tanah kalian". Rafi' berkata: Aku katakan: "Kami 
mendengar dan kami taati". 


AZ ANGAS IG j PE 1 ويرك‎ PU 2-272% - 2 A Pap 
LAS AN رَضِي‎ ge عن عطاو عن‎ mean Pa اغا وو‎ 


Pad 


A 20 P aa 4 Pa 
AEA ENG gla gala Par DIAN IBAN 3 EL gê 513 


6 a و 02 و‎ < 562 3574 2 KETA 2.9 
عَنّأبي‎ LE IE ABE ae NG gae a SB 519 

4 Gal 2 w 7 AI 0 و‎ A k, aa 
SES KALA IL ag SISA an 


57272 


i A BNI PIA 


2172. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada 
kami Al Awza'iy dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Dahulu orang-orang 
mempraktekkan pemanfaatan tanah ladang dengan upah sepertiga, seperempat atau 
setengah maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki tanah 
ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia hibahkan. Jika dia tidak lakukan 
maka hendaklah dia biarkan tanahnya". Dan berkata, Ar-Rabi' bin Nafi' Abu Taubah telah 
menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 
memiliki tanah ladang hendaklah dia garap untuk bercocok tanam atau dia berikan kepada 
saudaranya (untuk digarap). Jika dia tidak lakukan maka hendaklah dia biarkan tanahnya". 


ÚN SAN uni 536 sa EACS قبيصة‎ CS 


- وم‎ > Aa 2 4 Pa 
752 MATT ANG و ع‎ 2427222 LES و و ر ار‎ 22 DNA 
KAA anang قال ان‎ rs به‎ aga: صل الله‎ GIE 
وه -,2 و‎ F 
CAE. 


2173. Bab. Telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru berkata; Aku ceritakan kepada Thowus maka dia berkata: "Ditanami". 


Berkata, Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam tidak 
melarang dari itu tetapi Beliau bersabda: "Seorang dari kalian memberikan kepada 
saudaranya (tanahnya untuk digarap) lebih baik baginya dari pada dia memungut bayaran 
tertentu." 


$ K3 KE رَضِيَ‎ PEN eren AA S3 Pn MANG na 
AE وَعْمَرَوَعْثَمَانَوَصَدَرَامِنَإِمَارَةِمُعَاوِ‎ EME دَوَسَلمَوَ‎ : PN AN رارع‎ 
JAA NIAS عن‎ Elisa, بن کدی ع الي صل اکا‎ Nang 
قَقَالَابَمُعْمَرَكَدَ‎ NS 2o BISA تھی‎ SIB AU 
San BIAN Jaan ya SA 25 اع‎ yag KE لمت اا‎ 
cl 


2174. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari Nafi' bahwa Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma mempraktekkan sistim 
upah bagi penggarap ladang pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, 'Umar, 
'Utsman dan di awal pemerintahan Mu'awiyah kemudian diceritakan dari Rafi' bin Khudaij 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menyewakan ladang lalu Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma pergi menemui Rafi' dan aku pergi besamanya, lalu bertanya kepadanya 
maka dia menjawab bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang menyewakan ladang 
maka Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Sungguh kamu telah mengetahui bahwa 
kami menyewakan ladang pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan bagian 
seperempat atau dengan jerami yang harus kami bayarkan. 


Pn 


کا ELANG A‏ عقيل عن ان ههاب خي سال عبد عدا ea‏ 
و 7 ra LA ra‏ 


7 ي JL‏ كنأف هد رشو ر لالص gapki dss AN‏ 


LA 


PIN iia NGO IN a ALAN Ia NG ANGE 


2175. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Salim bahwa 'Abdullah bin 
'Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Aku mengetahui bahwa ladang biasa disewakan pada 
zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Kemudian 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhuma takut kalau Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengeluarkan sabda lain tentang 
masalah itu yang dia tidak mengetahui sehingga akhirnya dia meninggalkan menyewakan 
tanah ladang. 


Ak 


Bab: Menyewa tanah dengan emas dan perak 
من عن بن دیس عن رایع بن‎ PN عمرو بن حار يث عن ر بيعه ب نابي‎ 
3 39 NA Pan ea g A a T ور ا 7 اک ا‎ SL NG sad 
SE Ula MEA صل‎ GAN ME کائو ايڪو ڀال رض ڪل‎ BAG SE ديج قال‎ 


LA 


عل الا راداو PENA das Pars AISI Ben‏ افع 
گيٽ هي EA SE IBAN HA‏ لتنا رِوَالتَرَموَكَالَاللَيْتُوَ PEN‏ 
ana‏ فيه دوو IA IE, AAN‏ بجوو مْلِمَافِيهِمِنَالْمُحَاطَرَةٍ 


2176. Telah menceritakan kepada kamu 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Rabi'ah bin ABi 'Abdurrahman dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi' bin Khudaij 
berkata, telah menceritakan kepadaku kedua pamanku bahwasanya mereka menyewakan 
tanah ladang pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atas apa yang tumbuh diatasnya 
dengan bagian seperempat atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah, maka 
kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangnya. Lalu aku bertanya kepada Rafi': 
"Bagaimana bila pembayarannya dengan dinar atau dirham?" Maka Rafi' berkata: "Tidak 
dosa (boleh) dengan dinar dan dirham". Berkata, Al Laits: "Pelarangan tentang itu karena bila 
dipandang oleh orang yang faham tentang halal haram bisa tidak diperbolehkan karena 
khawatir ada bahayanya". 


Ia Sis EDS ANG KE La‏ حو Aa SEN ANUS‏ بوعَامِرٍ 


کک ا EA‏ نأي هْرَيْرَهَرَضِيَ NE‏ صل BEN‏ عليه 
a Ka 3‏ يكرت a f PRENELE SIE‏ و لي t3‏ 


P 


GE P Last LL‏ < 5" ور NGE‏ عر 
فققالَلهأَلسَّتٌفيما شت قة al Peran RI der 5 A pel asa‏ نو TAI‏ 
YA? MANIS nE NET AG SI ga JEN JÊNG Laas‏ 


r 2 
- 


AN Ing AA e z2 
As He 


2177. Bab. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan 
kepada kami Fulaih telah menceritakan kepada kami Hilal. Dan diriwaatkan pula, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu 
'Amir telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Hilal bin "Ali dari 'Atha' bin Yasar dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bahwa pada suatu hari Nabi shallallahu "alaihi wasallam berbicara 
dan disamping Beliau ada seorang laki-laki penduduk Baduy: "Ada seorang dari penduduk 
surga meminta izin kepada Rabbnya untuk bercocok tanam. Maka Rabbnya berkata, 
kepadanya: "Bukankah kamu bebas melakukan apa saja yang kamu mau?" Orang itu berkata: 
"Benar, tapi aku suka bercocok tanam". Beliau berkata: "Maka orang itu bersegera menanam 
benih sehingga tumbuh berkembang dengan sangat banyak hingga ketika panen hasilnya 


sebanyak gunung. Maka Allah berfirman: "Tidak ada yang melebihi kamu wahai anak Adam". 
Maka laki-laki Baduy itu berkata: "Demi Allah, tidak akan anda temui orang seperti itu selain 
Kaum Ouraisy dan Anshar karena mereka para petani sedangkan kami bukanlah petani". 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. 


Bab: Penjelasan tentang cocok tanam 


As اور‎ 


HE EN gi NK‏ بْنِسَعْدِرَضِيَاللَُعَنَهُ 
La Wala) Sin SA use pa égui‏ 


Z 
LARE 2 Ss يد اا‎ an A "9 KAK S 


4 0 


KAWA NDAN bêna jd NG فيوِحَبَاتِ مميرلا أعَكمإلااً‎ je Sd Ssg y کے ور‎ 


ا 


KN IS D 50 na ot , KE: تاها‎ AAN 


"AA 0 
2178. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Ya'qub bin "Abdurrahman dari Abi Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu bahwa dia 
berkata: "Kami selalu bergembira bila datang hari Jum'at karena ada seorang wanita tua 
yang mencabut ubi milik kami yang kami tanam di selokan kebun lalu dia memasaknya 
dengan mencampurnya dengan biji gandum". Ya'gub berkata: "Aku tidak tahu kecuali dia 
mengatakan bahwa tidak ada lemak dan minyak."Apabila kami telah selesai shalat Jum'at 
maka kami datang ke rumah wanita itu lalu dia menyuguhkan masakannya itu kepada kami. 
Itulah mengapa kami bergembira dengan kehadiran hari Jum'at karena adanya makanan 
yang disuguhkannya itu. Dan kami tidaklah makan siang dan tidak pula tidur siang (gailulah) 
melainkan setelah selesai shalat Jum'at". 


PAM 


SI Pe ANE ME سَعْدِعَنَ‎ Lae AAS Joel a AN 
AG NE Pr IPAE o pN الْحَدِيت و‎ ES 3 MIS KERA 


aa 4 Ka jt 2421 AN 2 -472 pa ta, 0‏ و 
لا يَحَدَنُونَ مثل أَحَادِيثهِ cad sol EGA Ga Ang Ia‏ 
A2 Á AA SG‏ 2 او و 22 
aladin: AN AN AN A ES P As KIE RAS LS‏ 
بَطَنِي a‏ جين يسو LA AE SAN‏ ومان يبط KN‏ 


2 LA P A 


NG an An ao SE مقالبي هوم‎ AN مٽڪم و بحت‎ 
sa Pen SA para AA عير ها حه‎ PA ai ya 
CAN کتاب‎ GT VI مي هداو‎ KAri iG SL 


g Pr Ar فر‎ Luh BAG ار رر‎ an 2 k 
AEAEE AAEE aga NG NGA) 


2179. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: 
Sesungguhgnya orang-orang mengatakan: "Abu Hurairah adalah yang paling banyak 
menyampaikan hadits dan Allah Maha Memenuhi janji. Dan mereka berkata: "Mengapa 
Muhajirin dan Anshar menampaikan hadits tidak sebanyak yang aku sampaikan?" 
Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin mereka disibukkan dengan 
berdagang di pasar-pasar dan saudara-saudaraku dari kalangan Anshar mereka disibukkan 
dengan pekerjaan mereka dalam mengurus harta mereka (bercocok tanam). Adapun aku 
adalah seorang yang miskin, aku selalu bermulazamah (mendampingi) Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan isi perut sekedar kebutuhan pokok, dan aku selalu hadir (dalam 
majelis) saat mereka tidak bisa hadir dan dapat menjaga hafalan saat mereka lupa". Dan 
pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekali-kali janganlah seorang 
dari kalian menghamparkan kainnya sebelum aku selesai menyampaikan sabdaku ini lalu dia 
mengumpulkannya dalam dadanya yang akhirnya dia melupakan sesuatu dari sabdaku untuk 
selamanya". Maka aku hamparkan kainku yang bermotif karena aku tidak memiliki kain yang 
lain hingga Nabi shallallahu "alaihi wasallam selesai menyampaikan sabda Beliau lalu aku 
kumpulkan dalam dadaku". Maka demi Dzat yang mengutus Beliau dengan hag, tidaklah aku 
lupa satupun dari sabda Beliau hingga hari ini dan demi Allah, kalau bukan karena dua ayat 
dalam Kitabulloh maka aku tidak akan menyampaikannya sesuatu haditspun kepada kalian 
selamanya". (Lalu dia membaca ayat 159 dan 160 dari surah Al Bagarah yang artinya: 
("Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa 
penjelasan dan petunjuk ......hingga akhir ayat.. Allah Maha Penyayang) 


Kitab: Al-Musagah (mengairi tanaman) 
Bab: Penjelasan tentang minuman 


KAA SA drag abên AN YNA AS ي ڪر‎ ih AKA 


MEA Jo Aa :‏ ور A 3 AT‏ وما KANG‏ به IVAN aa‏ و BER EN‏ ساره 
قال اغلام اتاد NANA‏ عام NE‏ تر MEA pa Eta kah‏ 


ا 
ِیاه 


2180. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad 
radliallahu 'anhu berkata; Kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disodorkan segelas 
minuman lalu Beliau meminumnya sementara disamping kanan Beliau ada seorang anak 
kecil yang paling muda diantara kaum yang hadir sedangkan para orang-orang tua ada di 
sebelah kiri Beliau. Beliau berkata: "Wahai anak kecil, apakah kamu mengizinkan aku untuk 
memberi minuman ini kepada para orang tua?" Anak kecil itu berkata: " aku tidak akan 
mendahulukan seorangpun daripada diriku karena keutamaanku selain anda wahai 
Rasulullah". Maka Beliau memberikan kepadanya. 


ANA NA MWA NENG Yi KETUA AN KS PASS‏ خلت 


DA 


A i NG GAR PAPAN YAA د‎ SEN Jo Ape 
aiat SANG GANG) an Ai SAH AA es 


A 38 م‎ 


على ساره ابوب TT kaiki‏ وس 


2181. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
bahwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam disiapkan susu hasil perasan kambing 
peliharaan yang ada di rumah Anas bin Malik dan susu tersebut dicampur dengan air sumur 
yang ada di rumah Anas, lalu disuguhkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
segelas minuman tersebut, lalu Beliau meminumnya hingga ketika Beliau sudah melepas 
gelas tersebut dari mulut Beliau, sementara di samping kiri Beliau ada Abu Bakar sedangkan 
di sebelah kanannya ada seorang Baduy, maka 'Umar berkata dalam keadaan khawatir 
kalau-kalau gelas tersebut diberikan kepada orang Baduy tersebut: "Berikanlah kepada Abu 
Bakar wahai Rasulullah yang ada disamping anda". Namun Beliau memberikannya kepada 
orang Baduy yang berada di samping kanan Beliau itu seraya bersabda: "Hendaknya 
minuman diperuntukkan ke sebelah kanan dan ke kanan seterusnya ". 


Bab: Pendapat yang mengatakan 'Sesungguhnya pemilik air berhak dengan air 
tersebut hingga ia memenuhi kebutuhannya' 


A 


ML عَنا ي هر ير رضي‎ PENGEN MUE ÁE Si 
SEA اللا يم قصل‎ a شو ل اله صل‎ 


2182. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Jangan kelebihan air ditahan, dengan maksud untuk 
menahan tumbuhnya tanaman." 


Cu 


NE 


A A A D 
foo Ra GAN د داه‎ la 2 يه‎ IA ےار 22 ووو م‎ 


2 


Jian ابه‎ AA AAA 2 عله ییول انکر‎ A SA سول‎ BIM ETEA 
گلا‎ | 


2183. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian 
tahan kelebihan air dengan maksud menahan tumbuhnya tanaman." 


Bab: Barangsiapa menggali sumur di lahan miliknya, maka ia tidak menjamin atas 
bencana yang ditimbulkannya 


DB صالع َنأ ي هر‎ bê aaa ايل‎ AL EME ا‎ 
گاز‎ NI KA see SETAR A Ar الله‎ ISA رسو ل‎ NGNE 


ال 

2184. Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah mengabarkan kepada kami 

'Ubaidullah dari Isra'il dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 

berkata; bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang tambang yang 

menjadikan celaka tidak ada tuntutan diyat, sumur yang menjadikan celaka tidak ada 

tuntutan denda, binatang yang menjadikan celaka tidak ada tuntutan diyat, dan harta 
terpendam (bila ditemukan seseorang) zakatnya seperlima". 


Bab: Persengketaan dalam masalah sumur dan putusannya 


MEN Je eat KE DE عَنْسَقِيقٍ‎ SEN SSS SA KUTA LET 
عَلَيهِعَضْبَانُ‎ E TA SAE يفطم امال ام ري مٽ لي هو‎ a Teng 


£ Ta A 


AES SUSU ap Ai SES Han dag 


P. 


ea 


AAA AA NANG LN taa KAN AR nat LE 2 2 
شهودكقلت‎ IBI LA 2313 SÊG II, : Bo NANNE aa 


Le, 


SERAH AI AA SPI ta Ai 5 EA مي‎ sagu 


2185. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Syagig 
dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
yang bersumpah yang dengan sumpahnya itu dia bermaksud mengambil harta seorang 
Muslim maka dia telah berbuat kedurhakaan dan akan berjumpa dalam keadaan Allah murka 
kepadanya". Maka turunlah firman Allah OS Alu 'Imran ayat 77 yang artinya ("Sesungguhnya 
orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan 
harga yang sedikit..."). Maka datang Al Asy'ats seraya berkata, "Apa yang Abu 'Abdurrahman 
katakan kepada kalian sehubungan dengan turunnya ayat ini? Aku dahulu memiliki sumur 
yang berada di rumah anak pamanku". Beliau berkata, kepadaku: "Siapa yang menjadi saksi 
atas ucapanmu ini?" Aku menjawab: "Aku tidak punya saksi". Beliau berkata: "Maka dia 
harus bersumpah". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, kalau begitu dia pasti akan bersumpah". 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan hadits ini lalu turunlah ayat ini sebagai 
pembenaran atasnya. 


Bab: Dosa yang menahan ibnu sabil dari mendapatkan air 

حَدَّتْنَامُومَى ga ÊNGGEN AA NE NG Ja EN‏ عت 
Pari san AN DA SEN AN 25383) SEL a33 AR‏ 
JAN BR Sa aus MA SAE ga ANG‏ و uk‏ 


4 


IE Sean Bts يُعْطِدِمبَاسَخِطوَ‎ SA Se SANA ker ASN 
AGAN أذ اليه‎ A 255 LK Lah 


s 
P 


AK SANA ) 3‏ ليلا 


2186. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid bin Ziyad dari Al A'masy berkata, aku mendengar Abu Shalih berkata, aku 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada tiga jenis orang yang Allah Ta'ala tidak akan melihat mereka pada hari 
giyamat dan tidak mensucikan mereka dan bagi mereka disediakan siksa yang pedih, yaitu 
seorang yang memiliki kelebihan air di jalan lalu dia tidak memberikannya kepada musafir, 
seorang yang membai'at imam dan dia tidak membai'atnya kecuali karena kepentingan- 
kepentingan duniawi, kalau dia diberikan dunia dia ridho kepadanya dan bila tidak dia marah 
dan seorang yang menjual dagangannya setelah 'Ashar lalu dia bersumpah, demi Allah Dzat 
yang tidak ada Ilah selain Dia subgguh aku telah memberikan (shadagah) ini dan itu lalu 
sumpahnya itu dibenarkan oleh seseorang". Kemudian Beliau membaca ayat ini: artinya 
("Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah 
mereka dengan harga yang sedikit..."). 


Bab: Menutup suangi-sungai 
KENA HE شه اپ عَن‎ SE NANG شف‎ PAN GA SSS 
daka para Aje Ate K MANA 3 TSI KEE رضي‎ 
GA en Gale SERAH; Sela AA شر راج الْحَرَةٍ‎ 
غاد‎ NAN 4ا ازل‎ ga a Na para مولت ملاعاي‎ SO la gala ANA 
BAN IN ISA 254335 ABIS NISSAN عضب‎ 


Lea x 


Pa AS? 


agi Sas Yaaa AS SKS Nden ب يَرَ‎ LAN oat 
AA Awa حَنَّى يُحَكْمُو‎ ja رَيَكَلَايُوٌ‎ 3) 


2187. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Abdullah bin Az 
Zubair radliallahu 'anhuma bahwasanya dia menceritakan bahwa ada seorang dari kalangan 
Anshar bersengketa dengan Az Zubair di hadapan Nabi shallallahu "alaihi wasallam tentang 
aliran air di daerah Al Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma. 
Berkata, orang Anshar tersebut: "Bukalah air agar bisa mengalir?" Az Zubair menolaknya lalu 
keduanya bertengkar di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepada Az Zubair: "Wahai Zubair, berilah air dan 
kirimlah buat tetanggamu". Maka orang Anshar itu marah seraya berkata: "Tentu saja kamu 
bela dia karena dia putra bibimu". Maka wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerah kemudian berkata: "Wahai Zubair, berilah air kemudian bendunglah hingga air itu 
kembali ke dasar ladang". Maka Az Zubair berkata: "Demi Allah, sungguh aku menganggap 
bahwa ayat ini turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65 yang 
artinya: ("Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan...). 


Bab: Yang atas sebelum yang bawah 


E MN حاص‎ Wise a عا ر‎ Angen | ANGGA KANGA 


DA 


LA 


NGANG Ni NGE ja ESA Aa sak TE NE JA 


A 


AS? A‏ و سس 


PRIA PAG Si AAA o 
جيم‎ gi كَفِيمَاتَ‎ AS LEG بكلا يۇمنو‎ 3G) 


2188. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah berkata: Ada seorang 
dari Kaum Anshar bersengketa dengan Az Zubair lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: " Wahai Zubair, berilah air dan kirimlah buat tetanggamu". Lalu orang Anshar itu 
berkata: "Tentu saja kamu bela dia karena dia putra bibimu". Maka Beliau shallallahu 'alaihi 


wasallam berkata: "Wahai Zubair, berilah air kemudian biarkanlah air memenuhi dasar 
ladang lalu bendunglah". Kemudian Az Zubair berkata: "Aku menganggap bahwa ayat ini 
turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 65 yang artinya: ("Maka 
demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu 
hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan...). 


Bab: Mengairi bagian atas hingga sebatas mata kaki 


ASEAN SEE Su KESAH ان سلام‎ SI 


LA 
ر‎ 5 


NG 1 Se‏ بير dag! PENA 56 PA‏ سقو 


AA RA MA æ? Nan Penta LA Lam {7% - 
ISA Jai $o Sa ازو فام‎ s agla pare صلی‎ AN IS JANG, 


z في ود‎ Ma ر 22 ا 2124% دم‎ GT ای‎ 2 2 -2 
EA ME gal eé GA pe مَك فَلۇ َو جُهرَسولالتە‎ NS SIG AN | 


- 7 
A 


YENG (قَلَاوَرَ‎ abi; PERASA WAN EA الْجَدَرِوَ اسو عى له‎ JR 


pd 


NIÉ ÉNS MEME EA ES #33 BIUS PSS كت‎ ba 
KAN IS SAN Agil da sala PA NYA 


2189. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, dia adalah anak dari Salam telah 
mengabarkan kepada kami Makhlad bin Yazid Al Harraniy berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab dari 'Urwah bin 
Az Zubair bahwasanya dia menceritakan ada seorang dari kalangan Anshar bersengketa 
dengan Az Zubair di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang aliran air di daerah Al 
Harrah yang mereka gunakan untuk menyirami pepohonan kurma. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Az Zubair: "Wahai Zubair. Beliau 
memerintahkannya berbuat ma'ruf." Kemudian kirimlah buat tetanggamu". Orang Anshar itu 
berkata: "Tentu saja kamu bela dia karena dia putra bibimu". Maka wajah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memerah kemudian berkata: "Berilah air kemudian bendunglah 
hingga air itu kembali ke dasar ladang dan tunaikanlah haknya". Maka Az Zubair berkata: 
"Demi Allah, sungguh ayat ini turun tentang kasus ini, yaitu firman Allah dalam surah An-Nisa 
ayat 65 yang artinya: ("Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman 
hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan...). Ibnu 
Sihab berkata, kepadaku: "Maka orang Anshar dan yang lainnya mengukur apa yang Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam sabdakan tadi: "Berilah air kemudian bendunglah hingga air itu 
kembali ke dasar ladang", dan saat itu mencapai setinggi mata kaki. 


Bab: Memberi air minum 


ALZA PA ل‎ E و وو‎ 


AN PN ATA UYA‏ بن يوسف| Nanang‏ ل لله عنه 
رسو AA PENA APA ACA 7 eta Wed kaa gak EN Jo NG‏ 


daki aks Nas, ea édi ANE A 


9 


1 
3 ag 
: : 


224 ANN ANA ANAN اشير اواك‎ << TEZ اردور وي‎ NG كر‎ 
Asa ايا رسو‎ a aa فشک‎ LAN jab BPR S A 


ب P‏ 
ge Te AANE‏ ےار کے اہ ور g GEN‏ 2 ورو م و و ,2 


2190. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Sumayya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu dia 
merasakan kehausan yang sangat sehingga dia turun ke suatu sumur lalu minum dari air 
sumur tersebut. Ketika dia keluar didapatkannya seekor anjing yang sedang menjulurkan 
lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata: "Anjing ini sedang 
kehausan seperti yang aku alami tadi". Maka dia (turun kembali ke dalam sumur) dan 
diisinya sepatunya dengan air dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya dia naik 
keatas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah maka Allah 
mengampuninya". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala 
dengan berbuat baik kepada hewan?" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 
"Terhadap setiap makhluq bernyawa diberi pahala". Hadits ini diikuti pula oleh Hammad bin 
Salamah dan Ar-Rabi' bin Muslim dari Muhammad bin Ziyad. 


[4 
r 


Z Z, Z PA 27 PZA 
PE A PN E A ر ?1.1 وگ‎ INNA pg TA? LAN 


A 


PR LAS, SEN, Su NA صل‎ a a A 
Pa و و‎ PAN وعد دم و و0 در‎ 7 7 
مَانَتجُوعًا‎ AAN JA NSA EA KN GA YAN KA JAWA AS 
2191. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam telah menceritakan kepada kami 
Nafi' bin 'Umar dari Ibnu Abi Mulaikah dari Asma' binti Abi Bakar RAa bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melaksanakan shalat kusuf (gerhana) lalu bersabda: "Neraka didekatkan 
kepadaku hingga aku berkata; "wahai Rabb, aku bersama mereka. Manakala saat itu aku 
melihat seorang wanita". Nafi' berkata: Aku menduga dia (Ibnu Abu Mulaikah) mengatakan: 
"dicakar-cakar oleh seekor kucing". Aku bertanya: "Apa yang menyebabkan demikian? 
Mereka menjawab: "Wanita tersebut menahan kucing tersebut hingga mati karena 
kelaparan". 


az’ 


b راي‎ AAP EDE - ON be Sia Sita ياك 4 ر‎ 2 
SETAN a عن افع عن‎ Ma, bas NG Ine YG 


P 


0 ANK UI 03 27 744Z 2 A 2 12 2 L ل ع كر كاله 74 2 , £. م‎ 21244 
الله‎ JIE IGLE ES, iiai AESA I gla Sake 


A 2 4 21 La Ah Aa 


PIN MAS AE Gek NAN penata ino LEAN HN 
2192. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing 
hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka". Nafi' berkata: Beliau berkata: 
"Sungguh Allah Maha Mengetahui bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika 
engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan 
serangga tanah". 


Bab: Pendapat yang mengatakan 'Pemilik telaga dan bejana lebih berhak untuk 
mendapatkan air yag ada di dalamnya' 


ر کےا ور ر GAS 3G‏ 
er ANG‏ يداز يز HE‏ بْنِسَمْدِرَضِيَ JL‏ أي رسو KE‏ 


NE Bo oyasi é Abdya ieia 3G 


PENA Aan) PENA ر بکصيبي‎ $ TRANE i BALAS Si 
2193. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
'Aziz dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhuma berkata: Kepada Nabi 
shallallahu “alaihi wasallam disodorkan segelas minuman lalu Beliau meminumnya 
sementara disamping kanan Beliau ada seorang anak kecil yang paling muda diantara kaum 
yang hadir sedangkan para orang-orang tua ada di sebelah kiri Beliau. Beliau berkata: 
"Wahai anak kecil, apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi minuman ini kepada para 
orang tua?" Anak kecil itu berkata: "Aku tidak akan mendahulukan seorangpun daripadaku 
selain anda wahai Rasulullah". Maka Beliau memberikan kepadanya. 


01 A 


4 Ai او‎ Wi 12 3 1م‎ 
PE BAN EA a TANK KE AS EN ا رمم‎ 


77 وو 
AA‏ 


4 


saka, BS جَالاعَنَحَوَضِي‎ ES PAN ségi EERE 
PEN 


2194. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad: Aku 
mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamanNya, sungguh akan banyak laki-laki yang 
ditolak dari telagaku sebagaimana dihalaunya unta asing dari telaga (pemilik unta) " 


A Z Z عو‎ ng 1 FS 3 5 
5 & م 2 8 و‎ AEEA Sana DIAN > sl 
كثير يريد‎ SAS عَنَأيَوبَوَ‎ Il laga أخبر‎ tanya Ka 


Pa An a NET inai TT 


- ẹ 
a 
N 
(EN 


JB MA LE SANA ENIE PAA 
“2 WA رم و‎ 


جرهم الو اَي نانز ل ENG Er‏ َعَم ولا kal‏ الَمَا ءالو انعم 


2195. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdur Razaaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dan Katsir 
bin Katsir yang satu sama lain saling melengklapi dari Sa'id bin Jubair berkata; Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati 
Ummu Isma'il (Siti Hajar) karena kalau dia membiarkan air zamzam" atau Beliau bersabda: 
"kalau dia tidak membendung air zamzam", tentulah air itu akan menjadi air yang mengalir". 
Kemudian datang para musafir kepadanya dan berkata: "Apakah kamu mengizinkan kami 
singgah di tempat kamu"? Siti Hajar berkata: "Ya boleh namun kalian tidak berhak memilikii 
air ini". Mereka menjawab: "Baik". 


7 


ا د داشان عن مرو رو Ú AANG ei‏ 
AN aa‏ کیو سم NYENG‏ لمم ایو م اة ولا نظ Sa)‏ حَلَكَ 


2 


PANAS وهو گا وجل حَلَفَعَلَ يمين‎ Penta Ku beta ji 


DESA SIA NA EA CA 5 5 مس لو‎ SA لفط‎ 
aya ANA NGA Ap as و‎ PN AN يداك قال عي‎ Jas 


2196. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Shalih Tabi'in (As-Samman dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga jenis orang yang 
Allah Ta'ala tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari 
giyamat, yaitu seorang penjual yang bersumpah terhadap dagangannya dan dia mengaku 
telah memberi lebih kepada si pembeli dibandingkan yang ia berikan kepada manusia 
lainnya, padahal dia berdusta, dan seorang yang bersumpah dengan sumpah palsu setelah 
'Ashar yang dengan sumpahnya itu dia berambisi untuk mengambil harta orang muslim, dan 
seseorang yang menolak membagi-bagikan kelebihan air sehingga Allah akan berfirman pada 
hari kiamat: "Aku tidak akan beri karuniaku kepadamu karena kamu telah menghalangi 
sesutau yang bukan buah hasil kerja kamu". "Ali berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berulang kali dari 'Amru yang dia mendengar Abu Shalih yang katanya dia dapat dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Tidak ada daerah larangan kecuali milik Allah dan rasul-Nya 


Ser MAA PA BL وس عَ ناين شهاب‎ PEMAI يفي‎ AG 
MIE da saga KIE سول ندمل‎ Sai PK عار‎ 
SAN PANGAN Ke صل‎ ANRI قا‎ Peng 


25315 


2197. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin "Utbah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma bahwa Ash Sha'ba bin Jutsamah berkata: Bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah bersabda: "Tidak ada himaa kecuali kepada Allah dan RasulNya". Yahya 
berkata: Telah sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
menetapkan himaa di Nagi' sedang 'Umar pernah menetapkan hima di As-Saraf dan Ar- 
Rabdzah"'. 


Bab: Manusia dan hewan minum dari sungai 


SEE NE MEN HI IE ْم‎ A ANAK AAA 
ha AA NB ghan LG PN 
KIA SANJA JANI kas LA je مول أن‎ SEA هِرَيْرَةَرَضِيَ‎ 


SAS 333 ed BEA Jelas JA SINGG 33333 


2 


ME SEA BN IEEE LSI au‏ 0 ين 
كات آكارْهَاءَأرْوَائجا E gi a se a AN San‏ 
دس 4ا.. اوه رلك ادن A‏ سے Z 5 (Att‏ 


6 


3 # 2 Z LA ا‎ EAA HA NK Papa At 
Senapan adu 23 si melia ورج‎ Aa NA 


Ja JA BUAS GI agé ka sale 


KAN Gan Sa Na وَمَنَيَعَمَلْ‎ ah 3) 


2198. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih As Samman dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kuda itu ada yang bagi 
seseorang membawa pahala, ada yang menjadi penyelesaian atau solusi hidup dan ada yang 
mendatangkan dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang 
menggunakan kudanya di jalan Allah dengan dia rawat dan pelihara kudanya di ladang hijau 
atau rerumputan yang setiap kali tali ikatannya mengenai tanaman atau rerumputan itu 
maka baginya hasanah (kebaikan) dan seandainya talinya terputus lalu kuda itu lari menjauh 
lalu mendaki satu atau dua bukit maka bekas dan apa yang diinjaknya menjadi kebaikan 
baginya dan seandainya kuda itu melewati sungai lalu minum dari air sungai tersebut 
sedangkan dia tidak berkehendak memberinya minum maka baginya hasanah dan itulah 
pahala baginya. Yang kedua, seorang yang menjadikan kudanya seagai alat untuk mencari 
kebutuhan hidup, namun dia tidak melupakan hak Allah pada kaki dan punggung kudanya 
maka kuda itu menjadi pelindung baginya. Dan yang ketiga, seorang yang menjadikan 
kudanya sebagai kebanggaan, pamer dan untuk permusuhan melawan Ummat Islam maka 
baginya mendatangkan dosa". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya 
tentang keledai maka beliau menjawab: "Tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku 
tentang hal itu melainkan firman Allah yang mencakup manfaat yang besar yaitu OS. Al 
Zalzalah ayat 7 dan 8 (yang artinya): ("Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji 
sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan sebesar seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula"). 


PE ang bea E Maé an d SG DAWA Ya JAWA a 


2 
e 


AAS BI KANAN b JENG, LSN) IR SA ANA و‎ akak 


2199. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari 
Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman dari Yazid, maula Al Munba'its dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy 
radliallahu 'anhu berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam lalu bertanya kepada Beliau tentang barang temuan. Maka Beliau bersabda: 
"Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun dan jika 
datang pemiliknya maka berikanlah namun bila tidak maka menjadi kewenanganmu dengan 
barang tersebut". Orang itu bertanya lagi tentang hukum bila menemukan kambing. Maka 
Beliau menjawab: "Itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Lalu orang itu bertanya 
lagi tentang menemukan unta. Maka Beliau menjawab: "Bagaimana kamu ini, padahal unta 
itu mempunyai kantong air (yang terisi air) dan sepatunya sehingga dia bisa hilir mudik 
mencari air dan makan rerumputan hingga pemiliknya menemukannya". 


Bab: Menjual kayu bakar dan rumput 


i cah ام رضي الله‎ UA ae َه شام‎ EA SAN AA GA 


P 
D 


OENE KA pa kain Data يلا 5يا خُڏ حر‎ SAN A la an صل‎ 
A 


- 56 اس عه‎ aa Tn 9? z 
CA AI خَيرمِنَأَنَيِسَألَ‎ 


2200. Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Hisyam dari bapaknya dari Az Zubair bin Al 'Awwam radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh seorang dari kalian yang mengambil talinya 
lalu dia mencari seikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya kemudian dia 
menjualnya lalu Allah mencukupkannya dengan kayu itu lebih baik baginya daripada dia 
meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu memberinya atau menolaknya". 


PA NE ANE NE ابن شه اب‎ IE ENI PS SI 
Sate hss Nasa zi AG Ma KH SII KES نسي‎ PA 
E e هره حم نايال‎ a 


2201. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid, maula 'Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya 
lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu 
memberinya atau menolaknya". 


200 2 2 ر ور Z‏ 2 و MA API‏ 2% و - 
تا نر اهم ینمو PERARAKAN KAA‏ 


خم یوی عل کن أيه حصي بنع َنَعَل با ي طالب رضي HL : NGASI HAN‏ 


6 panen Pa P Be La gale an 


<_< 
2 c A 


A Kan NI Ke JAN JEG m a A 
ghana an AS 55 2 PAGAR Jimin ES ني‎ 3 An 


Aa بر‎ FEE ANA A AAN 52118 KA 


7 LA 
2 Z A 


TEMA TE BEAN قد جب‎ AN بن شاب‎ BSH 
Ne paka sale عله‎ ZA Aan ZA ES pbi diksi عر‎ 
AÉ Ga AA EAA AK KA iasg SANGE ya 
ع عم ولك‎ AA ایور سام‎ PAN AA YAN Aas 


2202. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Syihab dari 'Ali bin Husain bin "Ali dari Bapaknya, Husain bin 'Ali dari "Ali bin 
Abi Tholib radliallahu 'anhum bahwasanya dia berkata, "Aku memiliki anak unta yang bagus 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari harta ghonimah perang Badar". Dia 
berkata: "Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberiku lagi anak unta yang lain. 
Suatu hari aku ikat dua anak unta itu di depan pintu rumah seseorang Kaum Anshar saat aku 
hendak mencarikan rerumputan untuk kedua unta tersebut. Bersamaku ada seorang tukang 
emas dari suku Oainuga' yang kepadanya aku meminta tolong untuk walimah (resepsi 
pernikahan) Fathimah dan Hamzah bin 'Abdul Muthollib yang dia minum di rumah itu. Ketika 
itu bersama dia seorang budak penyanyi yang bersyair: "Siapakah orang yang kuat untuk 
menghadapi anak unta ini"? Maka Hamzah tampil dengan menghunus pedang lalu 
memotong punuk kedua anak unta itu lalu membelah peruknya dan mengambil hatinya". 
Aku bertanya kepada Ibnu Syihab, "Apakah dipotong dari punduknya?" Dia berkata: Dia 
telah memotong punuknya dan membawanya". Berkata Ibnu Syihab, berkata 'Ali radliallahu 
'anhu: "Maka aku melihat ke suatu penglihatan yang mengerikan aku lalu aku temui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang saat itu bersama Beliau ada Zaid bin Haritsah maka aku 
kabarkan kejadian tadi. Maka Beliau keluar bersama Zaid dan akupun turut serta lalu Beliau 
menemui Hamzah dan Beliau marah kepadanya. Hamzah membuka matanya dan berkata: 
"Tidaklah kalian selain budak-budak orangtuaku". Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam kembali ke belakang hingga meninggalkan mereka. Kejadian ini sebelum 
diharamkannya khamar. 


Bab: Pembagian tanah 


ALA AA ai PA م ور و 2 سه م يي‎ 27A BANGIL 258 2 A 34 LT 259, 


22 


IM 


AN EYE SS NENG PA انيطع من‎ ka gak AN Jo a SI 
Pe ed و ر‎ 2 cz & 2772 z7% AMAN 24 A 12 PA ZAH 
GAN FN SS الذي‎ iga المها جر‎ 


2203. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id berkata, aku mendengar Anas radliallahu 'anhu 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkehendak untuk membagi tanah di negeri 
Bahrain maka orang-orang Anshar berkata: "Apakah baginda akan membagikannya untuk 
saudara-saudara kami dari kalangan Muhajirin sama dengan bagian kami?" Beliau 
menjawab: "Kelak kalian akan melihat setelah aku nanti suatu utsrah (sikap individualis). 
Maka itu bersabarlah hingga kalian bertemu dengan aku". 


Bab: Memerah unta setelah memberinya (hak) minum 


155 و ود وا۰7 258 وام دو وو Ts. 06 las‏ 2 ماس ب و مهو ين 
g‏ 


0000 Tg Z naa 7 و و‎ In LA, PE 
AS IN SA اللَهْعَلَيّهوَسَلْم‎ a EA بن آي عَمْرَةَعَنَأبيهرَيرَهَرَضِيَ‎ 


AE 


2204. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Hilal bin "Ali 
dari 'Abdurrahman bin Abi 'Amrah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Diantara hak unta adalah memberi minum susu untuk orang- 
orang miskin" (zakat bagi pemiliknya). 


Bab: Seseorang yang tempat lewat, atau tempat minum pada kebun, atau kurma 


PA 
A A 1 


?24,2477 ر سو ر A‏ ر ر ون (Aa D Da Ah‏ 
S ENS Kasa‏ ابن ش هاب عَنَسَالم أبِيهرَضِي الله 


56 A ASA و رباع ف راع ?2 و م ده ور‎ A 4 2 GWA? 
7 D a ga baa Yg ena ل التو صل الله‎ la 


gA Sa AA SANI L اق سم ی“ رام ا‎ na na و‎ 222 GANG La. 
Ga sg طالمبتا‎ Asa Sa Jaa) عَعَبَدَاوَ‎ GA يشتر طالمبّتا_ عور‎ 


. 


َافِعَنَابْنِعَمَرَ عَنْعْمَرَ MANG‏ 


2205. Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya 
radliallahu "anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
"Siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan maka buahnya milik penjualnya 
kecuali bila disyaratkan oleh pembelinya dan siapa yang membeli budak dan dia memiliki 
harta maka harta itu milik penjualnya kecuali bila disyaratkan oleh pembelinya". Dan dari 
Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dan 'Umar dalam perkara budak. 


Z PA 
SS 1A وو وو‎ 


SN كن‎ gan ANGE سمي ڪن افع‎ PO AA KNA f محمد محمد بن يُوسّف‎ ESA 
Parm ANG با‎ SAPI AP BILA os SEA رضي‎ 


2206. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Zaid bin Tsabit radliallahu 
'anhum berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi kelonggaran bagi 
pemilik 'Ariyyah untuk menjual buahnya dengan taksiran". 


Ú عن عَطاء سي جاب ن َد اهرضي‎ PN EM AAS ANENG 


PA a YAE ء‎ BEAN 33: له عَلَيَدِوَسَلَمَعَنَالْمُكَابَرَ‎ BISA 4 ANIS 
WAN ASA SEAL جا‎ BIN AS 


2207. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari 'Atha' dia mendengar Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhuma; Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang Al Mukhaobarah, Al 
Muhaagalah, Al Muzaabanah dan jual beli buah-buahan (dari pohon) hingga telah nampak 
baiknya dan tidak boleh dijual sesuatupun darinya selain dengan dinar dan dirham kecuali 
'ariyyah". 


F Ge 


,16 و و72 $ 

SEA وکين حصي عا ي سُفْيَانَمَوْلَ ابن أي‎ GANG لخي‎ AS Aa A KN 

کر ور کے ر اد INGAT‏ ر و جو ر ر تأر NA‏ < 7 ووم l e‏ 04 
هرَيْرَةَرَضِيَ BILA AA‏ لله عَلَيّهوَ SSS Apa PA TEY‏ 


DA 


Nga ge Pang PAN 
2208. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Daud bin Hushain dari Abu Sufyan, maulanya Ibnu Abu Ahmad dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi kelonggaran pada jual 
beli 'ariyyah pada buah-buahannya apabila kurang dari lima wasag atau dalam jumlah lima 
wasag". Daud ragu dalam masalah jumlah ini. 


5 PA PA 


2 Gem Eng E كي م ع و سس‎ b Er ور ور ع‎ ANG RAVA 
بسار‎ EN GN Bg ASN GA TERAS gol SMA JS ES حَدَتْمَارَ‎ 


r 


Hse Ea Sean‏ بنا ي Pn‏ أن AA‏ ع و ى 
ATAS KAN LAN BKN AZ‏ اللَّهوَكَالَابمُإِسَحَاقَ 


م 6 ?8 وو 


لن 0 4 | 
ی PT‏ 
1 


2209. Telah menceritakan kepada kami Zakariya' bin Yahya telah mengabarkan kepada kami 
Abu Usamah berkata, telah menceritakan kepadaku Ali-Walid bin Katsir berkata, telah 
menceritakan kepadaku Busyair bin Yasar, maula Bani Haritsah bahwa Rafi' bin Khudaij dan 
Sahal bin Abi Hatsmah keduanya menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah, yaitu menjual kurma masak dengan kurma 
mentah (barter) kecuali para pemilik 'Ariyah, yang Beliau mengijinkan mereka". Abu 
'Abdullah Al Bukhariy berkata, dan Ibnu Ishag berkata, telah menceritakan kapadaku Busyair 
seperti riwayat ini. 


Kitab: Mencari pinjaman dan melunasi hutang 


Bab: Orang yang membeli dengan cara berhutang, sementara ia tidak memiliki uang 
pembayaran, atau uang itu tidak berada di hadapannya 


داواي و وو 2% 


ر D Ll AG LN ? LA‏ 2 7 هو سمس و مه ر 
SA‏ محمد بن يو سف أخَب تا جر ير ANE‏ عن الشعْبئ عن جاب ر 03 GEINE‏ 
P‏ 
PA‏ 
Nr KAS yga‏ ل ل PIA‏ )هرس ع ATR a Ny na MS‏ ص وار 
TE GARA il‏ تَر ى بيرك آتبيعنيه قلت َعَم فبعته ايه 
“ 


Ana 


1ن ام م 3- A Re‏ و و 5 ant 1 6 A‏ 
saban aga‏ إليّه بالبعيرفأعطاني aas‏ 
wi‏ 5 ر ا ر 


2210. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada 
kami Jarir dari Al Mughirah dari Asy-Sya'biy dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma 
berkata: "Aku berperang bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam, dan Beliau bertanya: 
"Bagaimana pendapat kamu tentang unta kamu, apakah kamu mau menjualnya kepadaku?" 
Aku jawab: "Ya". Maka aku menjualnya kepada Beliau. Ketika Beliau tiba di Madinah pagi- 
pagi aku temui Beliau dengan membawa unta itu lalu Beliau membayar uangnya kepadaku". 


PENGEN IK PUS قال‎ RE USS ا جد‎ IE Sa IA SAS 


g ra 


san التَمُعَلَيّهوَ‎ ko Ga NGGEN الأسَوَدْعَنْعَايسَدَرَضِيَ‎ Si 
Sa SRI Ada 


2211. Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling 
menceritakan dihadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, 
telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayaranya) di masa 
yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ". 


Bab: Barangsiapa menghambil harta milik orang lain dan ia ingin 
mengembalikannya, atau merusaknya 


PA A 
7 Se AI 2 ak2 Z 1 و و‎ 12 ? Ki 0 رودو‎ 2 AA ر‎ 
PELAN نينبلا ل عن ثور بر ينا ي‎ S عبد اله الا و سي‎ pa jala USS 
Z e NGA UA >كور‎ k, ر “هوم كم رم تأر هيه‎ lys درم‎ 3G ع ور‎ 
الئاس ير ید آداءَهاآدی الله‎ gala iya) Bag صل‎ AN EL أي هر ير هرضي‎ 

11 se KANA EKA TP 

aaa‏ إتلافها أتَلَقَدَاللَهُ 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdul "Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah‏ .2212 
menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu‏ 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang‏ 
mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan‏ 
membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud‏ 
merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu".‏ 


Bab: Membayar hutang 


NGAEN ڪا ي رضي‎ ah ھاپ ناغ عور و‎ A Tej 


Z A A PA 


ESA JI ANE َلَماآَبَصَرَيَعَنِي أحُدَاقَالَمَا‎ PAN asn : Pn ES KANG 
2 ANG 0 ر‎ 22n ar Ka td 
JI EA 6 Na FS NG) PP AI SG p ear عِنّْدِي‎ 


KEN abas sai D A TE 


a11 1 


SSR sak: ERIPARIA‏ قَلَمَاجَاءَقُنْتيَارَسُولَ 
A CAVA Ia PEPEN ESA AAA Nai SME ANE Ea‏ 


يس وو 


BIS IS IS SEBESAR, EVO ya قَقَالَمَنَمَاتَ‎ 


2213. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abu Syihab dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzar radliallahu "anhu berkata, "Aku 
duduk-duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ketika Beliau melihat bukit 
Uhud, Beliau bersabda: "Aku tidak menyukainya seandainya bukit itu dirubah untukku 
menjadi emas dalam bentuk dinar lalu berada padaku melebihi tiga hari kecuali satu dinar 
saja yang aku siapkan untuk membayar hutang". Kemudian Beliau melanjutkan: 
"Sesungguhnya kebanyakan orang dalam masalah harta, hanya sedikit saja dari mereka 
(yang selamat) kecuali orang yang berkata tentang harta begini begini." Abu Syihab memberi 
isyarat dengan tangannya ke arah kanan dan kiri: "Dan sedikit sekali mereka yang selamat". 
Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tetaplah kamu pada tempatmu". Lalu Beliau 
melangkah tidak terlalu jauh lalu aku mendengar suara. Semula aku hendak mendatangi 
Beliau namun aku teringat perintah Beliau: "Tetaplah kamu pada tempatmu hingga aku 
datang". Ketika Beliau sudah datang aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang aku dengar 
tadi atau suara apakah yang aku dengar tadi?" Beliau menjawab: "Apakah kamu mendengar 
sesuatu". Aku jawab: "Ya". Beliau menjelaskan: "Tadi Jibril "alaihissalam datang kepadaku 
seraya berkata: "Siapa saja yang mati dari ummatmu dan dia tidak menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun pasti akan masuk surga". Aku bertanya: "Sekalipun dia berbuat 
begini begini?" Jibril menjawab: "Ya". 


ANAKÉ بيد اون عبد‎ SELAI EN AS بيب بن سمي‎ EKA NGÊS 


3G 


as iga KAH AS رسو‎ BELLA عُتَبََكَالَكَالَأْبُوهرَيْرَ هرضي‎ 


A 


A A 


- 


NAN و‎ 


2 A 


GEN AA 553 


Pa 


2214. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Syabib bin Sa'id telah menceritakan 
kepada kami bapakku dari Yunus berkata, Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku 
'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah berkata, Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya aku memiliki emas sebesar 
bukit Uhud yang membuat aku senang tentu tidak akan bersamaku melebihi tiga hari dan 


bagiku tidak akan ada yang tersisa kecuali satu saja yang aku siapkan untuk membayar 
hutang". Hadits ini juga diriwayatkan oleh Shalih dan 'Ugail dari Az Zuhriy. 


Bab: Menghutangkan unta 


“ 


“Mw 


LA 


P haaa NAS TT Ar EN 
Hina JAN EN JG قا‎ jN ES لور‎ l nga A 53,25 
AWANE kas at ABE 2G YAI 


2215. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah mengabarkan kepada kami Salamah bin Kuhail berkata, aku mendengar Abu 
Salamah di Mina menceritakan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa ada seorang laki- 
laki yang datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang 
dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Biarkanlah dia karena bagi orang yang benar ucapannya wajib 
dipenuhi, belikanlah untuknya seekor unta dan berikanlah kepadanya". Dan mereka berkata: 
"Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua". Maka Beliau bersabda: "Beli 
dan berikanlah kepadanya, karena yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik 
menunaikan janji". 


Bab: Baik dalam meminta pembayaran 


KABAT STELAN عَنَعَبَدِالْمَلِكِعَنْرِبّعِيَعَنَخُذَيْفَهَرَضِيَ‎ Ga D NG 
A A 2 ZAH 

we سرو‎ ANE PU KEL قال‎ kab a فول‎ KAH ARAI 
SIN SANA ha da SANGA gi Pa 


2216. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari 'Abdul Malik dari Rib'iy dari Hudzaifah radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang yang mati lalu ia ditanya, dan menjawab; 
Aku pernah berjual beli dengan banyak orang, aku menagih orang-orang yang dalam 
kelonggaran saja, dan meringankan siapa yang sedang kesulitan". Maka orang itu diampuni 
dosanya". Berkata, Abu Mas'ud aku mendengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


wi 


Bab: Apakah diberi dengan yang lebih tua umurnya? 


Ge 


1 1 A A 
GG? Éa Agoia é طلم ب نكمي‎ PEAREN ا‎ 
A 


yaa NN AN سم يَكَقَاضَاميَعِيرَ اققال رسو‎ sale PAT AI ANE SALLA 


LA 


GÁ نى‎ NIK: IA Sa Aa 


2217. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Sufyan berkata, telah 
menceritakan kepadaku Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam untuk 
menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Berikanlah". Mereka berkata: "Kami tidak mendapatkannya kecuali yang 
umurnya lebih tua". Orang itu berkata: "Berikanlah kepadaku nanti Allah akan 
membalasnya". Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah 
kepadanya, karena yang terbaik diantara manusia adalah mereka yang paling baik 
menunaikan janji". 


357 
T 
Naa 
Cn 
te 
Un 
CA 
AN 
èn 
KAN 


Bab: Baik dalam pembayaran 


rg 


JAAN IEEE رَضيَ‎ angan géi AK: و‎ “esis 


7 nana 


a LAA sale Led Maan Joong Jaga ja 
KIE Jo LAN JAN 5 SANTA a NING m e 
Ai رگ کڪ‎ G5 


2218. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Sufyan dari Salamah dari Abu 
Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki pernah dijanjikan 
seekor anak unta oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu orang itu datang kepada Beliau 
untuk menagihnya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah". Maka 
orang-orang mencari anak unta namun mereka tidak mendapatkannya kecuali anak unta 
yang lebih tua umurnya, maka Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya". Orang itu berkata: 
"Anda telah memberikannya kepadaku semoga Allah membalas anda". Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah 
siapa yang paling baik menunaikan janji". 


P AAS ISA SN FASEA‏ ا 


” 
e 


4 A 07 TE - ZA 
صُحى قال صل رَكُعَكَين‎ JBS Ea الْمَسْجِرِةَ قال‎ saka saé Pars DIA 
PANA I sa ISS و‎ 


2219. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Mis'ar telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dari Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhuma berkata: "Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat Beliau 
berada di masjid". Mis'ar berkata: "Aku menduga dia berkata,, "saat waktu dhuha". Berkata, 
Jabir bin "Abdullah: "Beliau mengerjakan shalat dua raka'at". Ketika itu Beliau mempunyai 
hutang kepadaku. Maka Beliau membayarnya dan memberi tambahan kepadaku". 


Bab: Kurang dalam membayar hutang, atau minta kehalalannya maka itu boleh 


A - و‎ 


BAWA Pe AG PES EH SEN Baa 


22114 


عد الل رضي JANGKAHE‏ يو مأ هيدا PERDA jae KIE‏ 
ANE‏ صل كدوام کسام Si‏ تمر حَاڀطي ولو يابو هلم يعمل لي 


و م AAL‏ 


SES JEANS paenan KAANGGÉ ُو‎ = SEL عَلَيَهِوَسَلَّمحَابِطِي‎ ANA 
Las jas 


2220. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku 
Ibnu Kaab bin Malik bahwa Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya 
bahwa bapaknya terbunuh dalam perang Uhud sebagai syahid sementara dia meninggalkan 
hutang, lalu para pemilik piutang mendesak agar hak-hak mereka ditunaikan, maka aku 
datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Beliau meminta agar para pemilik piutang 
mau menerima kebunku sebagai pembayaran dan pelunasan hutang bapakku namun 
mereka menolaknya sehingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tunggu sampai 
besok". Akhirnya besok paginya Beliau mengelilingi pohon-pohon kurma lalu berdoa minta 
keberkahan pada buah-buahannya. Maka aku dapatkan buah-buha kurma itu tumbuh 
banyak lalu aku berikan untuk membayar hutang kepada mereka dan buahnya masih tersisa 
untuk kami." 


Bab: Apabila mengira-ngira dalam membayar hutang, kurma dengan kurma atau 
yang lainnya 


A 1G 


AE ea بن‎ IE ni BILA ANN, اهيبن‎ AN SAS 


A 


LA در م‎ 
£ w 


SA ES liya JÉ لانو‎ I اباو و‎ AS N 


A 


Au‏ اله صل ان َيه و AI‏ ل ال صل لكيهو سدم 
e Aa Sep‏ 
Kn IS KENA PENG‏ رَجَعَرَسُو AN AN‏ ا PEAH a‏ 
و A A E PLAN‏ 
فو جد ہے | dl CA ALA NAK pe 2 a JS (SS Ad‏ 


A JA فیا رسو‎ nn 226 


2221. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Anas dari Hisyam dari Wahb bin Kaisan dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma 
bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa bapaknya wafat dan meninggalkan hutang 


A 


sebanyak tiga puluh wasag kepada orang Yahudi kemudian Jabir meminta penangguhan 
pelunasannya namun orang Yahudi itu menolaknya lalu Jabir menceritakannya kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar membantuya dalam permasalahannya dengan 
orang itu. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi dan berbicara dengan 
orang Yahudi tersebut agar bersedia menerima kebun kurma Jabir sebagai pelunasan hutang 
bapaknya namun orang Yahudi tersebut tetap tidak mau. Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam mendatangi pohon korma milik Jabir lalu mengelilinginya kemudian berkata 
kepada Jabir: Bersungguh-sungguhlah kamu untuk membayar hutang dengan buah yang ada 
pada pohon kurma ini" Maka Jabir menandainya setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi lalu dia melunasi hutang sebanyak tiga puluh wasag dan masih tersisa 
sebanyak tujuh belas wasag kemudian Jabir datang menemui Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam untuk mengabarkan apa yang terjadi namun didapatinya Beliau sedang 
melaksanakan shalat 'Ashar. Ketika sudah selesai, Jabir mengabarkan kepada Beliau tentang 
sisa buah kurma tersebut. Maka Beliau bersabda: "Kabarkanlah hal ini kepada 'Umar bin Al 
Khaththob". Maka Jabir pergi menemui 'Umar lalu mengabarkannya, maka 'Umar berkata: 
"Sungguh aku sudah mengetahui ketika Beliau mengelilingi pohon kurma tersebut untuk 
memberkahinya". 


Bab: Orang yang minta perlindungan dari hutang 


w 


حَدثْنَاأبُوا 


PLAN PGN و‎ “4 CS ANGGA ر ار ر‎ 5 2 4 22 Ga 2-2% Yí 

مانا خبر نا شعي شعيّبٌ عَنَ الرّهِرِيّ حو حَدَثًا إسماعيل قال SAS‏ أي GEMA‏ 
WA Npr La Z 2. bs‏ 

و ی ا او LAN‏ ولور كلل و ا و دسج له هر و م م 36 

dab‏ ينآ ي عَتِيقٍ عن ابن ش هاب عن عرو أَنَعَايِشْةرَضِيَ الله عنما | خو ر ته انر سول الو صل الله 

2. 4 aa 


IE AN ab IRI sis IMAN 423536 ala sate‏ ما ترما 

SEE 3 SSI, ME TEA ل الَه من‎ gan 3 Ina 
2222. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Isma'il 
berkata, telah menceritakan kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad bin Abi 
'Atig dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwa "Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan kepadanya 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a dalam shalat: "Allahumma innii 
a'uudzu bika minal ma'tsami wal maghram" (Ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat 
dosa dan terlilit hutang). Lalu ada seseorang yang bertanya: "Mengapa anda banyak 
meminta perlindungan dari hutang, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya 
seseorang apabila sedang berhutang ketika dia berbicara biasanya berdusta dan bila berjanji 
sering menyelisihinya". 


Bab: Shalat untuk orang yang wafat dengan meninggalkan hutang 


D iai 3 k, r A k, La < 2 انض س‎ Land 253 BK ر کے عو‎ 
نا ي هر ير اي‎ EN AE 


r 


D 9 
II Sa 5 صل اللمُعَلَيّهِوَسَلَّمَقَالَمَنْكَرَكَ مَالَاقَِوَ‎ AI 


2223. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Adiy bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 


shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang (mati) meninggalkan harta maka hartanya 
itu untuk ahli warisnya dan siapa yang meninggalkan keluarga yang miskin maka menjadi 
tangungan kami". 


LA - JA pre NP ar 75 Z A 25 
Na o 2129 LL 7 22 33 ZRAZ PERAN | NG AAA TAN GTA ESS 
Z 
P a: 


A A A 4 


SRS ra Pa AE سَلّم‎ 5a d EN صل‎ GEN ESA عَمرَهَعَنأ ي هر يره رضي‎ 


- - 
9 Boa ع‎ 


NGA seka ya aab Peni ya tp PL PAKA SAI 
SN AG SIS SESI GA او‎ PS aE َل‎ 
2224. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammd telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Hilal bin "Ali dari 'Abdurrahman 
bin Abi 'Amrah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah seorang mu'min melainkan aku lebih utama untuk menanggung mereka 
daripada mereka sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Bacalah kalau kalian mau: 
Annabiyyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim (Nabi itu lebih utama bagi orang-orang 
beriman dari diri mereka sendiri). Maka siapa saja dari orang mu'min yang meninggal dunia 
dan meninggalkan harta benda, maka harta itu diwariskan untuk keluarganya yang ada dan 
Siapa yang meninggalkan hutang atau kehilangan sesuatu maka datanglah kepadaku karena 
aku adalah maula (pelindung) nya". 


Bab: Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adakah kezhaliman 


WA 
raie م ورو‎ 


> در‎ ANA 7 ? 0 4 AMAT a, at ci 
e g? ر‎ 00 ۰ wA mb ا‎ wA NG Pa 2 2 22174A AN LANGEN 
هب متب انه سيع أَبَاهرَيَرَة‎ Ina ea حدنتامسدد حدثتا عَبَّدَالاعًا )عر ر عر‎ 


A 22 Pa PA 
GT <3 ر 21244 ل م ار م‎ GA 31 ZA, ا 736 ور‎ 
AE Al Jan gla ga التوصل الله‎ gan ES EA رَضِيَ‎ 
2225. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
A'laa dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih, saudaranya Wahb bin Munabbih bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Menunda pembayaran hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman". 


Bab: Pemilik hak punya hak bicara 


Ge 


ra 
A 254 - 


r 


2 A 3 ھور ره 2 ر ي و‎ “6 
Pa اله‎ ALL > E ا 2 مدع‎ 29 LR? n? 22 ANGE a 


- Z 
ger w 


Z a? A ی‎ 4 4 9 
مَقَالا‎ gadek) دعو‎ JUS R2 las AS) يَتَقَاصَاهْكا غْلَط‎ JS 5 ala a 


2226. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah dari Salamah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu: Ada 
seorang laki-laki datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menagih apa yang 
dijanjikan kepadanya. Maka para sahabat marah kepadanya. Maka Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Biarkanlah saja dia, karena orang yang benar berhak memperoleh 
tempat untuk menyampaikan kebenarannya ". 


Bab: Jika seseorang mendapati hartanya ada pada seseorang yang sedang bangkrut 
dalam bisnis, maka ia lebih berhak atas barang tersebut 


2 - - 5 Ro DPA A و‎ A DAA, 
وو و مه‎ Sf PKK ےار ەر ,’ور‎ I? LAKI ے ا2 و وو مر‎ 


2 


2 اط SEGE‏ 2222 4 و رط 2 م هه ر ر م 2A‏ .2 4 2%- ر 
EER SAM es‏ من Kee jd‏ 
ANE Ak MARTA EAP EA TAMA A ANG ELN- SEE AN‏ 
أَبَاهرَيرَةَرَضِيَ JALAN‏ ل رسو ل اللوصل الله NAGA‏ ل معت ر سول الله صل الله 


A‏ ع و هوم 


> عو ةرعم‎ 2 p P 4 P 
Aa Jea ماله‎ Ban 
2227. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepadaku Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Aziz 
mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar bin 'Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam 
mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda atau katanya; Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mendapatkan hartanya pada seseorang 
namun sudah rusak maka orang itu yang paling berhak tentang harta itu dari pada orang 
lain". 


Bab: Orang yang menjual harta orang yang sedang bangkrut, atau orang yang tidak 
punya 


- Pd - PMA - Pa Z Z 
2 l2 > ر‎ SA ےک ور 27و 2 ?2418 وه‎ 222A 57 ANGKA A G ور‎ AK 
LA 
£ 


“27 0 ر اموس م‎ DUANG NANG 7 عو لس‎ MN ALT 77 - 
A2 KN ya al ja AN صل‎ LS Se SASAR ang 
alasan Saga ENG AS مني قاد‎ 
2228. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'allim telah menceritakan kepada kami 
'Atha' bin Abu Ribah dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; Ada seorang 
membebaskan budak sepeninggal tuannya lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Siapa yang mau membelinya dariku?" Maka budak itu dibeli oleh Nu'aim bin 'Abdullah lalu 
Beliau mengambil uang pembelian tersebut kemudian memberikan uang itu kepada orang 
laki-laki tadi". 


Bab: Pertolongan dalam pembebasan hutang 


A 


0 و۶‎ LG - - سيم و‎ As LAZ ر لي ماعو‎ 2 ayb, 
ALEL الله عَنْه قال‎ 153 pE ea بو‎ ES Was 


Leg - 
G LA - - LANA Z Z 
sba ر ر ا‎ A ASN SAR 273 Z 27 A22% 56 l 2$ يي‎ FN Ldr مه‎ 2 - A Gi 


2 2 2 DA ud Pa 
r ad A LI (ad 4 رو‎ W Pd 
RC NET Mae لك كأ‎ ES فا‎ Ae EA EK ا‎ sahé 
را : 7 726 ر 277 ر‎ Pr 


۹ ” 


Aa gala AN Tea KEL HIN JA ma Gita $$ $ AN aan حدَةو‎ 
Perai E SA 533 اسو‎ EA SIS عد كيهو‎ 
baka AN صل‎ LAS BASA اض ي تاقار حف‎ Kala َيه و‎ 
Kerang AAK Can Lu Man Jean hapi baak 


At - No AA CONS KEPANG K9 Gt NANA 
Ea aa La Ne <j 1 NAE 


0 دوو‎ AG 


AG jas GAN GAN NONE A din besa 243 
ANA SS Maja aah KA, 0 قحب‎ 
HI LA YG BJL NS AE Aya 


2229. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
dari Mughirah dari 'Amir dari Jabir radliallahu "anhu berkata: 'Abdullah meninggal dunia dan 
meninggalkan keluarga yang perlu ditanggung dan hutang. Maka aku meminta kepada para 
pemilik piutang agar membebaskan sebagian dari hutangnya namun mereka menolaknya. 
Lalu aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta bantuan Beliau untuk 
meminta keringanan kepada mereka namun mereka tetap menolaknya. Maka Beliau 
berkata: "Pisahkanlah buah kurma kamu dari segala sesuatunya dari pohonnya, kurma jenis 
Ibnu Zaid dari pohonnya, kurma jenis Al Lain dari pohonnya, serta kurma jenis al-Ajwa' dari 
pohonnya kemudian bawalah kepada mereka hingga aku datang kepadamu". Maka aku 
kerjakan semua perintah Beliau itu kemudian Beliau shallallahu 'alaihi wasallam datang lalu 
duduk dan membayar bagi setiap piutang hingga lunas dan buah kurmanya masih tersisa 
sebagaimana semula seolah belum pernah disentuh sedikitpun. Lalu aku berperang bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu peperangan dan unta tungganganku telah 
memperlambat aku hingga akhirnya unta itu dipukul oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dari belakangnya lalu Beliau berkata: "Juallah kepadaku unta ini dan kamu boleh 
menungganginya sampai Madinah". Ketika sudah sampai aku meminta izin dan setelah itu 
aku katakan kepada Beliau: "Wahai Rasulullah, aku baru saja menikah". Beliau bertanya: 
"Kamu menikah dengan seorang gadis atau janda?" Aku jawab: "Dengan janda, karena 
'Abdullah (bapakku) telah wafat dan meninggalkan anak-anak yag masih kecil maka aku 
menikahi seorang janda agar ia dapat mengajarkan dan mendidik mereka". Kemudian Beliau 
berkata: "Bawalah keluargamu kepadaku ". Maka aku datang dan mengabarkan pamanku 
tentang penjualan unta dan perdamaianku (tentang hutang) dan aku kabarkan pula tentang 
lambannya untaku dan peristiwa yang terjadi dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tentang pemukulan unta yang dilakukan Beliau. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
datang, aku pagi-pagi segera menemui Beliau dengan membawa unta maka Beliau 
memberikan uang pembayaran unta tersebut serta memberikan unta itu kepadaku 
sementara sahamku tetap untuk orang-orang". 


Bab: Larangan dari menyia-nyiakan harta 


29 


GG JG ال‎ Ge ا ع‎ A > Las NG Gas AN AÉ 223 aan بوش‎ ARAH 


Ca 


Wat ga NG,‏ ع Gia Ji Ss‏ الك جل يفول 


2230. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari 'Abdullah bin Dinar berkata, aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata: Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam: "Aku tertipu 
dalam berjual beli". Maka Beliau bersabda: "Jika kamu berjual beli katakanlah tidak boleh 
ada (penipuan dalam jual beli) ". Kemudian orang itu mengatakannya. 


SEN ah AN AN É ير عَنَمَنْضُورٍ عَنْالشَّعْبِيٍ‎ AS SAS 
kas seisi A Ae AN عي و سام‎ Ge ANE ay 
NS راس‎ BALL ALT wi Lc. 2 

وَهَاتِۇ گر هک ڪمقيل و قالۇ JR SIN EMS AS‏ 


2231. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Manshur dari Asy-Sya'biy dari Warrad, maula Al Mughirah bin Syu'bah dari Al Mughirah bin 
Syu'bah berkata; Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "Sesunhgguhnya Allah 
mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup dan 
serta membenci kalian dari giila wa gaola (memberitakan setiaapa yang didengar), banyak 
bertanya dan menyia-nyiakan harta". 


Bab: Budak bertanggungjawab dengan harta tuannya, ia tidak boleh 
menggunakannya kecuali seizin tuannya 


FE BAE NE, قال خن الم بن‎ PNG ENYA ARAH 


4 


RAN را ومست‎ -é KAE is ala م‎ GILA صل‎ NG رسو‎ NAN ضی‎ 
SA ra pase 555) patah هو‎ a a HA AA 


m27‏ 2 > اس ر ر رم هم kd ANANE 0 La‏ 2 م سن کر و 
يۇ ga EA‏ مَسَفو Na NAN As‏ چ وهو dah‏ عَنّ رَعِيّته 


5 


sya Nae 2G‏ الى = NA aka‏ عَلَيَهِوَسَلَّمَكَالَ 
2 ااي . $ ih,‏ 
pang kk DAH Ye Sa Gan Jag Ja AN‏ 25669 عِيّته 


2232. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib berkata, dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah 
dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan 
diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala Negara) adalah 
pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam 
keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. 


Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta 
pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah 
pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan 
tanggung jawabnya tersebut". Dia (Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku 
mendengar semua itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku munduga Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda": "Dan seorang laki-laki pemimpin atas harta 
bapaknya dan akan diminta pertanggung jawaban atasnya dan setiap kalian adalah 
pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. 


Kitab: Persengketan 
Bab: Perselisihan antara muslim dan yahudi 


4 


Sanga AN Ea Bg is Am UDA KURANG eta Maa at 


“ 2 7 


Peran e HAN Ea عَبَدَ اله‎ LI 


< TA ALA A A 


يو ش اسل انوع لكان aiias‏ 
H AN‏ احْتَلَفُو KE WAJAH‏ 


2233. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, 'Abdul Malik bin Maisarah telah menceritakan kepadaku yang berkata, aku 
mendengar An Nazzaal bin Sabrah berkata, aku mendengar 'Abdullah berkata; aku 
mendengar seseorang membaca satu ayat yang berbeda dengan apa yang aku dengar dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka orang itu aku pegang lalu aku bawa menghadap 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Beliau bersabda: "Cara kalian membaca 
keduanya benar". Syu'bah berkata: Aku menduga Beliau bersabda: "Janganlah kalian 
berselisih karena orang-orang sebelum kalian berselisih hingga akhirnya mereka binasa". 


SEN ANE a NE AS 
Pas oan A بر‎ > s 7 Ar 

a Ai Page‏ جُلان ر جل Kea a‏ دقالالْمُسَلِم 

AA AN sé PNS IA ESA Alas Asi‏ مُوسَىعَلَ الْعَالَمِينَكَرَكمَ الْمْسَلِمُ 


akla saé Par AN AAN SA جد اليو‎ PANAI 535 
wa EPEA PAKE GMS LARA As 


LA 


Jal USAHA مدوم‎ RODS ناه وم دو م‎ AENG 
sada SG SA 566 AR GANG لار يون عَلَ مو مى‎ yee 
اله‎ Sasa an HE baé BIA سی بَاطِشٌ جَانب العش فلا دري‎ pa 


2234. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Oaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan 'Abdurrahman Al A'raj dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Ada dua orang laki-laki yang sedang saling mencaci, yang 
satunya seorang Muslim dan satunya lagi orang Yahudi. Berkata, laki-laki Muslim: "Demi 
Dzat yang telah memilih Muhammad untuk seluruh alam". Dan berkata, laki-laki Yahudi: 
"Demi Dzat yang telah memilih Musa untuk seluruh alam". Seketika itu laki-laki muslim 
mengangkat tangannya dan menampar wajah orang Yahudi itu. Maka orang Yahudi itu pergi 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengabarkan peristiwa yang terjadi antara 
dirinya dan orang Muslim itu. Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam memanggil orang 
Muslim itu dan bertanya tentang kejadian itu, lalu orang Muslim itu memberitahukan Beliau. 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu lebihkan aku terhadap 


Musa karena nanti saat seluruh manusia dimatikan pada hari giyamat, aku pun akan 
dimatikan bersama mereka dan akulah orang yang pertama kali dibangkitkan (dihidupkan) 
namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan di sisi 'Arsy. Aku tidak tahu apakah 
dia termasuk orang yang dimatikan lalu bangkit lebih dahulu daripada aku, atau dia 
termasuk diantara orang-orang yang dikecualikan (tidak dimatikan) ". 


22? 


A LA A A A A 
. - 12 < 12 < ADA 2 EA AK Bora ا ےک‎ > ANGEL 


uG 


ور 


e 8 0 roal na llor NGA? AI - 
DAN TEA IA AE Je ANG gan KAS ELSA رضي‎ 
TANGGAL e AR 1 ks 0 اث‎ TE UK م 2 5 5 وو ا‎ 
SA EA i قال ادغو‎ LEN ua IS و جُهي ر‎ 
مرو‎ F TG 2 A Tag A Ping 72 LA 8 4 AA. ia bad 
PI GILA ai IE قلت أي حَبيٿ‎ EA IE اصطقى مو سى‎ SA Gad 


4 ےر ر 
wW 2‏ 
Deng‏ 
2 


A PA A £? ووم سو هر‎ Pa ر‎ PA LLA A 
يوم‎ gênah قان الئاس‎ SNI و‎ Sa JAS صل‎ PAN جه فقال‎ LI a 
4 Pd r 7 


A Aa 2 Z 5 2 GINI 27 ودر وا‎ < Ia ? 
Ake; PSA Piili aT ga gan ص فاذاأتا‎ PE GEA NOS الْقَيَامَدَقاً‎ 


2235. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari bapaknya dari Abu Sa'id Al 
Khudriy radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk 
bermajelis tiba-tiba datang seorang Yahudi seraya berkata: "Wahai Abu Al Qasim, seorang 
shahabatmu telah memukul wajahku". Lalu dia menebutkan seseorang dari kalangan 
Anshar. Maka Beliau berkata: "Panggillah". Kemudian Beliau bertanya: "Apakah benar kamu 
memukulnya?" Orang itu berkata, "Aku mendengar di pasar dia bersumpah: "Demi Dzat 
yang telah memilih Musa untuk seluruh manusia. Aku katakan: (Apakah kamu bermaksud 
untuk mengatakan) "Aku benci Muhammad shallallahu "alaihi wasallam". Maka 
kemarahanku memuncak lalu aku pukul wajahnya". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah kalian banding-bandingkan (lebihkan) sesama para Nabi karena nanti 
saat seluruh manusia dimatikan pada hari giyamat, akulah orang yang pertama kali 
dibangkitkan dari bumi namun saat itu dihadapanku telah ada Musa Aalaihissalam yang 
sedang berpegangan pada salah satu tiang 'Arsy, dan aku tidak tahu apakah dia termasuk 
orang yang dibangkitkan (lebih dahulu) atau termasuk orang yang dihisab (sehingga 
diselamatkan) dengan hari kegoncangan yang pertama?" 


GEA LG 


2 ? gu 0 3 2 0 KA A “9 AS 9 9 
SAS Na ME 55 ka TS Gae SONG nahan SAS ga galba 


Re Z aA و ر 26 ر ا‎ PO sA چ ر‎ Le RZ 
Pirs . w رو‎ . Te e ir رو س و2‎ wr 2 E e a24 
به‎ ABS AG مات ب رَأسها فا خذ اليو‎ CAN حَتَى‎ AN leb هذا‎ Jasa قيل‎ 


sora 2 ا ار 6 فر فر‎ BPE 21245 بور‎ 
PS ابي صل الله عليه وسم فرص رَ اسه‎ 
2236. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Hammam 
dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa ada seorang Yahudi yang menjepit kepala 


seorang budak wanita hingga bocor dengan dua batu. Lalu ditanyakan; Siapakah yang 
melakukan ini terhadapmu, apakah si fulan atau si fulan, hingga disebutlah orang Yahudi 


namun ia menggelengkan kepalanya. Akhirnya didatangkan seorang Yahudi lain lalu dia 
mengakuinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar orang Yahudi ini 
dijepit pula kepalanya hingga bocor dengan dua batu. 


Bab: Orang yang menolak perkara orang yang gila dan bodoh, meskipun imam 
belum mengekangnya 


PEN LAS نويتار‎ SIA A3 ز‎ 0 PANAS data Pra 
NAYA SAN ala saé Par MIA ERA جل يد ف‎ 596 KE رَضِيَ‎ 


2237. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul 'Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Dinar berkata, aku 
mendengar Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Ada seorang laki-laki yang tertipu dalam 
berjual beli, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Jika kamu berjual 
beli katakanlah tidak boleh ada (penipuan dalam jual beli) ". Kemudian orang itu 
mengatakannya. 


TEE رضي‎ PER A na 
BAN Pa 2 PA YA sa DIA MEN NS EN 


2238. Telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abi Dza'bi dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir radliallahu 'anhuma bahwa ada 
seseorang membebaskan budak miliknya padahal tidak ada harta baginya selain budak itu. 
Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengembalikan kepadanya lalu di beli oleh Nu'aim 
bin An-Nahham. 


Bab: Pembicaraan orang yang bersengketa sebagian dengan sebagian yang lain 


A ANG KO LG 2 Haa ع‎ SDR Pe Eun DS Cano 
Sera a مُعَاوِيَةَعَنَالأَعَمَشٍعَنْ‎ gl تاا ب‎ AS اا‎ 
ر و‎ 7 


PIN ې مس لي‎ AJA A يمين و هو‎ AA 


A 


aa <8 ر‎ A ر‎ Arafah an, ra 
فجحدني‎ f جل من اليو دا‎ SA و‎ ARIS WS A 
38 


. 


JET SAN kaa SAE صل‎ NI سكم قال لي رسو‎ AA Ye ad Ja 


Gi 


A‏ 5 وه MNE‏ ا ا ار A‏ إن سر 7 PA 3G DEL‏ مو 
R AN‏ 


2239. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan yan kami Abu 
Mu'awiyah dari Al A'masy dari Syaqiq dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang bersumpah yang dengan 


sumpahnya itu dia durhaka dan bermaksud mengambil harta seorang Muslim, maka dia 
kelak akan berjumpa dengan Allah sedang Allah murka kepadanya". 'Abdullah berkata, Al 
Asy'ats berkata: "Demi Allah, ayat itu turun tentang aku, yang dahulu antara aku dan 
seorang Yahudi ada tanah yang diperebutkan lalu dia mengalahkan aku. Kemudian aku 
adukan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam berkata, kepadaku: "Apakah kamu punya bukti?" Aku jawab: "Tidak". Lalu Beliau 
berkata, kepada orang Yahudi itu: "Bersumpahlah". Dia berkata,, aku katakan: "Wahai 
Rasulullah, dia bersumpah sementara dia mengambil hartaku?" Maka turunlah firman Allah 
OS Alu 'Imran ayat 77 yang artinya ("Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya 
dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...") hingga akhir ayat. 


PS UE 2GB NE AS NAGA KEB SIMAS AE SS 
É عليه ف الْمَسَحِدِقَارْتَفَعَتٌ‎ tuna ب رمو تقض نا‎ 


3 EN a 4 AI m C 33 A 2 له‎ ZA AN ag LAN 
ag 


ISIS LAN GUN 38156333 are a T 


م AAGA‏ ر 
KS GG IANG gê‏ 


2240. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami 'Utsman bin 'Umar telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy dari 
'Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab radliallahu 'anhu bahwa dia menagih hutang kepada 
Ibnu Abu Hadrad yang dia berhutang kepadanya di dalam masjid hingga suara keduanya 
meninggi yang akhirnya didengar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam berada di rumah. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam keluar 
menemui keduanya sambil menyingkap kain gorden kamar Beliau seraya memanggil: "Wahai 
Ka'ab!". Ka'ab bin Malik menjawab: "Ya, Rasulullah". Beliau berkata: "Mintalah dulu dari 
hutangmu segini". Beliau memberi isyarat kepadanya yang maksudnya setengahnya. Dia 
(Ka'ab) berkata: "Sudah aku lakukan wahai Rasulullah". Maka Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata, (kepada Ibnu Abu Hadrad): "Kalau begitu tunaikanlah" 


م و وو TAN‏ 


xé, AANNEEM NA عن‎ NGGA KAS PSB SAS 
KAN AE AH AR KEL EN غر‎ PAITAA Agya 
JAN IS Bei AI ye KE IS AK SU AA 
KAN GEN as , KE IAI Kerna San BASA PG ala 


2 


sa 1 aj A zi Ra SAH sa ea 2. 

CAN Ju FI PUS ET JA AJI SI BIL عم‎ AKN 
- A Z 

KEUR é حرف قاقر‎ Ina ESA Tae, Ag 


2241. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari "Abdurrahman bin 'Abdul Oariy bahwa 


dia berkata, aku mendengar 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 'anhu berkata, aku 
mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surah Al Furgan dengan cara yang 
berbeda dari yang aku baca sebagaimana Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
membacakannya kepadaku dan hampir saja aku mau bertindak terhadapnya namun aku 
biarkan sejenak hingga dia selesai membaca. Setelah itu aku ikat dia dengan kainku lalu aku 
giring dia menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku katakan: "Aku 
mendengar dia membaca Al Our'an tidak sama dengan aku sebagaimana anda 
membacakannya kepadaku". Maka Beliau berkata, kepadaku: "Bawalah dia kemari". 
Kemudian Beliau berkata, kepadanya: "Bacalah". Maka dia membaca. Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Begitulah memang yang diturunkan". Kemudian Beliau 
berkata kepadaku: "Bacalah". Maka aku membaca. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Begitulah memang yang diturunkan. Sesungguhnya Al Our'an diturunkan dengan 
tujuh huruf, maka bacalah oleh kalian mana yang mudah". 


Bab: Mengeluarkan orang yang suka berbuat maksiat dari dalam rumah setelah 
diketahui 


لخدا ل شار Karas‏ 33 مُحَمَدْبْ أي Xé: SERA‏ 


A - Z 
A 57 0 


HNSI AT ERA JGA IE ص‎ ANE BEAN 
{rz pa 04 .ده د‎ 2% z- 1 
Sera AI 


2242. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Abi 'Adiy dari Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Humaid bin 
'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh aku bertekad untuk memerintahkan shalat agar ditegakkan, lalu akan 
aku datangi rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut shalat berjama'ah lalu aku akan bakar 
rumah-rumah mereka". 


Bab: Mengaku mendapatkan wasiat dari orang yang sudah meninggal 


PA 
& 
مو‎ 


BINA Ga KANE LEG PN NAN = 


$ ر‎ Lk A 


Jain AA ISA AA Gn sa De esa 


E 
C 
9 
4 
E 


A 


A 
و وب و‎ A > يه معاد‎ A Z 


aiy a e nana e الله أو‎ 


Pal 


A - < 


KEB ga NG a ka LN SAMAN 
BA وَاحَتَجِبِى‎ GAN ALA 5 


2243. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa 'Abdu 
bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Wagash mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tentang anak budak wanita Zam'ah. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, saudaraku berwasiat 
kepadaku apabila aku datang dan bertemu dengan anak hamba sahaya Zam'ah supaya aku 


mengambilnya karena dia adalah anakku". Dan berkata 'Abdu bin Zam'ah: "Saudaraku dan 
anak dari hamba sahaya bapakku lahir diatas tempat tidur bapakku". Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat tanda kemiripan dengan jelas ada pada 'Utbah namun Beliau berkata: 
"Anak itu milikmu wahai 'Abdu bin Zam'ah. Anak itu berasal dari tempat tidur (perkawinan) 
sedangkan untuk pezina baginya batu (rajam). Jauhkanlah dia dariku, wahai Saudah ". 


Bab: Mengambil jaminan dari orang yang dikhawatirkan perbuatan buruknya 


£ PERAN apn Pj وو‎ RIANA AGA 
1 ia BELA r عله و‎ 2 


Saga Maja, OTE ma 


AKA e عدي ا محمد يړ قَدَ گر‎ JET Ate KIE 


2244. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Sa'id bin Abu Sa'id bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim pasukan berkuda untuk mendatangi Nejed 
lalu pasukan itu kembali dengan membawa seseorang dari suku Banu Hanifah yang namanya 
Tsumamah bin Utsal, pimpinan penduduk Yamamah lalu orang ini diikat di salah satu tiang 
masjid. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemuinya lalu berkata: 
"Apa yang kamu miliki wahai Tsumamah? '. Dia menjawab: "Aku punya harta wahai 
Muhammad". Maka (Abu Hurairah) menceritakan hadits yang panjang. Akhirnya Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bebaskanlah Tsumamah". 


Bab: Mengikat dan menahan di tanah haram 


As 739 A ووو‎ 


يم كي NGA‏ ر p‏ 22 < 2 د Z ANG,‏ 
AE AS‏ بن يو سف JONGGA‏ حَدثنِي سَعيد بنا ي سَعي د EEN ne 58 3 BN‏ 


A A 


PESTA GAN” ZARZ 2 NU, 3, AAA Ae xi 2A MA 
عت بر جل مِنْبَنِي حذیعه 2 لله مدبن‎ Sadar قبل جد‎ tentara NANA 

WES‏ ر و م 22 م 

a 


2245. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id bahwasanya dia 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
mengirim pasukan berkuda mendatangi Nejed, lalu pasukan itu kembali dengan membawa 
seseorang dari suku Banu Hanifah yang namanya Tsumamah bin Utsal, lalu orang ini diikat di 
salah satu tiang masjid. 


۴ 


Bab: Penjelasan tentang mulazamah 


BEN S ve ae‏ جَعْفَدْ بن 3 بيهو Ie JELAS REI‏ ِي 


Se a A AR ANE EA 53 AA 


A GL KAS A > جر الم‎ Z م‎ TIK pE چ‎ 
San j3 Ar دين‎ gak بنا ی حدر‎ AAK کان لعل‎ ALA a 
7 si ka م 2ه‎ 1 Lai 
A 


LA 
AA wW A A 


A Aate 4 57 1 Tae > و‎ z 
SIN as MEN gaS ua APA Je adhag, BUTA ES 5 
e رم‎ 
A r 2 م‎ 
Úa 5 gae aas Ah 
rad P 1 


2246. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits telah mengabarkan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dan berkata, yang lain telah 
menceritakan kepadaku Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dari 
'Abdurrahman bin Hurmuz dari 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik Al Anshariy dari Ka'ab bin Malik 
radliallahu 'anhu bahwa dia mempunyai piutang kepada Ibnu Abu Hadrad Al Aslamiy, lalu dia 
datang menemuinya untuk menagihnya kemudian terjadi pembicaraan hingga suara 
keduanya meninggi. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lewat di hadapan 
keduanya lalu berkata: "Wahai Ka'ab!". Beliau memberi isyarat dengan tangan Beliau seakan 
Beliau berkata setengahnya. Maka Ka'ab mengambil setengahnya (dari Ibnu Abu Hadrad) 
dan membiarkan setengahnya lagi". 


Bab: Menagih pembayaran hutang 


- 
A وور‎ 


ر بر و A‏ ر هيعار 2 2 2 2 ah‏ وا CES E‏ 2„ 72 
حَدَتْمَاإِسَحَاقَحَدَتْمَاوَ هب بن جر ير بن حازم أ EME akad b A‏ الضحى bê‏ 


PANU PAPA pa 2 و سر‎ PA ر ا‎ AN 12 د سو‎ ih GL» 1 2 
كرَاهفايته أتقاضاهفقال‎ Jal Sos ce SIS Gala PE a RSS 9 حَبَّابٍ قال‎ sa 


a Pd 2 p 
Fad Jala NIA Je padang BNN GIE SA, ISS SIN 
- - 2 > 4 8 > - 


- Z 
A و ر ص‎ 77 
A 


4 
rc ef Zo% و‎ 242 a BA ر ر‎ LA at 5. CAS utan 


A 
ع‎ 


IMS LG JUS 


2247. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah menceritakan kepada kami Wahb bin 
Jarir bin Hazim telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Adh Dhuha 
dari Masrug dari Khabbab berkata: "Pada masa Jahiliyyah aku adalah seorang tukang besi 
dan aku punya uang dirham yang ada pada Al 'Ash bin Wa'il lalu aku menemui dia untuk 
menagih agar dia membayarnya. Dia berkata: "Aku tidak akan membayarnya kepadamu 
kecuali kamu mau mengingkari (kufur) Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam ". Aku 
katakan: "Demi Allah, aku tidak akan kufur kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam 
sampai Allah mematikan kamu lalu kamu dibangkitkan. Dia berkata: "Biarkanlah sampai aku 
mati lalu dibangkitkan dan disana aku akan mendapatkan harta dan anak lalu aku akan bayar 
hutang kepadamu". Maka Allah Ta'ala menurunkan OS Maryam ayat yang artinya: (" Maka 
apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan "pasti 
aku akan diberi harta dan anak" (AS. Maryam 77). 


Kitab: Barang temuan 


Bab: Jika pemilik barang menyebutkan ciri-ciri barang yang hilang, maka si penemu 
harus memberikannya 


Te ea ROA Oa NU: Ae MES jay, e 


PA Ar Pd 


SAE GAME Jen Ui ata 


Pad 


AB PISAH na Pera 
CHA SEN ANN 5 Wee Ela, احمَطوعَاءَهَا هَاوَعَدَدَهَاوَ‎ JÊNG pa 


A 
LA 


BAN ال أو‎ ANE PNS KA sanak 
2248. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan 
diriwayatkan pula, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar telah 
menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah 
aku mendengar Suwaid bin Ghoflah berkata: "Aku bertemu dengan Ubay bin Ka'ab 
radliallahu "anhu lalu dia berkata; Aku menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar, lalu 
aku temui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: "Umumkanlah (agar 
diketahui orang) selama satu tahun". Maka aku lakukan selama setahun namun tidak ada 
orang yang mengakuinya sebagai pemiliknya. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau 
berkata: "Umumkanlah selama satu tahun". Maka aku lakukan selama setahun lagi namun 
tidak ada orang yang mengakuinya. Kemudian aku datangi lagi Beliau untuk ketiga kalinya 
dan Beliau berkata: "Peganglah bungkusan dan jumlah isinya, nanti bila ada yang datang 
sebagai pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka nikmatilah. Maka aku 
nikmati uang itu. (Syu'bah) berkata, "Setelah beberapa tahun ketika berada di Makkah aku 
menemui dia (Salamah), maka dia berkata: "Aku tidak tahu apakah selama tiga tahun atau 
satu tahun saja". 


Bab: Unta yang hilang 
SN an Aa ea NI BEBAS NGE Sy A 


A 2 BO. وم‎ sa i رارءه‎ ANGAS LG ا تير 7 وم‎ Ay 
Ak Nana a gada ANG لبي‎ PA NGAEN Gae sek La Si 


PAATE يخر اق‎ NAS ELSA, عِقَاصَهَاةَ‎ hingi TAGS 


250 A 


asa AN aan ne ركم‎ AN TON KANG Kab 


PANGAN un َامَعَهَا‎ GAN I 
2249. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Abbas telah menceritakan kepada kami 


'Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Rabi'ah telah menceritakan 
kepadaku Yazid, maula Al Munba'its dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy radliallahu 'anhu berkata; 


"Datang seorang laki-laki Arab Baduy kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
bertanya kepada Beliau tentang barang yang ditemuinya. Maka Beliau bersabda: "Kamu 
umumkan selama satu tahun kemudian jagalah bungkus dan isinya. Jika datang seseorang 
yang mengabarkan kepadamu tentang barang itu maka berikanlah namun bila tidak maka 
belanjakanlah (manfaatkanlah) ". Orang itu bertanya lagi tentang hukum bila menemukan 
kambing. Maka Beliau menjawab: "Itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Lalu 
orang itu bertanya lagi tentang menemukan unta. Maka wajah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berubah karena marah seraya berkata: "Bagaimana kamu ini, padahal unta itu 
selalu membawa sepatunya dan tempat airnya sehingga ia bisa hilir mudik mencari air dan 
makan rerumputan hingga pemiliknya ". 


Bab: Kambing yang hilang 


LADRANG aie SAN BAE بن عبد اله قال‎ ka NE 


SANG kê SALAM عن‎ eka sale JELANG PALI 253333 


EA حاو‎ BELA II gd SEN BS FE عِقَاصَهَاوَ و‎ 


P 


ERA jana لشت ذلأ أو‎ 
JEBAN ASN FH Ga Ala MEN SANTA ps PAS 


x 


YA 3s SAS IU D‏ بل ka GEIB‏ حِذَاءَهَاوَسِكَاءَهَائَرِةُ 
epre Ia SAE,‏ 


2250. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Yazid, maula Al Munba'its bahwa dia mendengar 
Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam ditanya tentang 
barang temuan". Maka Beliau bersabda: "Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian 
umumkan selama satu tahun". Yazid berkata: "Dan jika tidak ada yang mengakuinya maka 
dapat digunakan oleh penemunya karena itu berarti titipan Allah baginya". Yahya berkata: 
"Inilah yang aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk bagian dari hadits yang disabdakan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau hanya perkataan dari Yazid. Kemudian orang itu 
bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan kambing?" Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
menjawab: "Ambillah karena kambing itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Yazid 
berkata: "Untuk kambing juga diumumkan dahulu". Kemudia orang itu bertanya lagi: 
"Bagaimana tentang menemukan unta. Yazid berkata: maka Beliau menjawab: "Biarkanlah 
unta itu, karena ia selalu nampak sepatunya dan perutnya (yang terisi air) sehingga ia bisa 
hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga ditemukan oleh pemiliknya". 


Bab: Jika setelah satu tahun pemilik barang tidak ada, maka barang menjadi milik 
orang yang menemukannya 


LAN sada PELAN ik امالك عن‎ NS PAN Ss 
yaa, wi Para الله‎ Ape SENJA a 


Nadi IAIN 5 GAN AAN AA A 


P LA 


Kean AS Ha ab GG yaa d قال قصال ابل مالكو‎ SN َو لا خيكَ أو‎ 


S 
- - SA Page 


IM 
22 Pa w 
الشجََ حت يلاها‎ 
=) 7 mag > 


2251. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman dari Yazid, maula Al Munba'its dari Zaid bin Khalid 
Al Juhaniy radliallahu 'anhu berkata; "Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu bertanya kepada Beliau tentang barang temuan. Maka Beliau bersabda: 
"Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun dan jika 
datang pemiliknya maka berikanlah namun bila tidak maka menjadi kewenanganmu dengan 
barang tersebut". Orang itu bertanya lagi tentang hukum bila menemukan kambing. Maka 
Beliau menjawab: "Itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Lalu orang itu bertanya 
lagi tentang menemukan unta. Maka Beliau menjawab: "Bagaimana kamu ini, padahal unta 
itu ia mempunyai kantung air (yang terisi air) dan sepatunya sehingga ia bisa hilir mudik 
mencari air dan makan rerumputan hingga pemiliknya menemukannya". 


Bab: Jika mendapatkan sebutir kurma di jalan 
SAKA na PE Kuman Ba RARA 


NAN yan S3 (SEN NG ga مرف لطر‎ z P Aa 
Ma مَنَصوروَقالرَايدَةْعَنْمَنَصو ر‎ e Nora 


2252. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Manshur dari Tholhah dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berjalan melewati buah-buah kurma yang jatuh di jalan, lalu Beliau berkata: 
"Seandainya aku tidak takut bahwa pada kurma-kurma ini ada kewajiban shadagah (zakat) 
tentu aku sudah memakannya". Dan berkata, Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepadaku Manshur dan berkata, Za'idah dari Manshur dari Tholhah telah 
menceritakan kepada kami Anas. 


ANG ia 4 AGAVA‏ عد لاا كه a‏ سْبْوِعَن PR‏ الله 


ANG و‎ 6 MATA AE 6 2% > j 29E لقال س‎ 31244 5 Aas 
سَاقِطَدعَلَ فِرَاشي قا رَفعها‎ AN JANG) 3) Jl laa PATA NGANA 
Z A و‎ A 


aliss - 5 531 و‎ SA wi Y 


2253. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ketika aku 
pulang kepada keluargaku aku menemukan buah-buah kurma berserakan di tempat tidurku 
maka aku ambil untuk aku makan kemudian aku takut kalau kurma itu sebagai zakat hingga 
akhirnya aku biarkan". 


Bab: Bagaimana mengumumkan barang temuan milik penduduk Makkah 


NIL 2 


رور م عع م نيبام oA‏ عم ے اک اہ NGE‏ ےک دمع دعل حير NG‏ 
TI AT NGA? LG sen‏ 

7 | رسو‎ JENGGI قال‎ AN A بو هر‎ Na قال‎ IE a Sha 

Liz - KAA NGA, 21- SA E م کر ر‎ 

DN ANTA‏ مه عنم فلمل 

A z ng A E ر و‌‎ -Á 

az م‎ f 472 A 0 Ls2 5 م‎ 079 re Bg ص‎ 3 

sasa su ki NI Mu‏ ل 

JUS E PANAS EL Pay PMA LAN NU A SNI SAB إِمَا أن‎ 3 RAN بخَير‎ 

Pn 2%, PEA 04 PAPA PG -bA 5‏ ا ص 

RA > ANa JAE Jean) 2‏ بوتاو KEERA R‏ 0 الي يَارَسُو 

AI‏ 5 7 عاد ¢ را 23 2 ر کو 

AMI SW Fe Ea BSN sa SEA شو لاله صل‎ Ga 

0 koala D لم‎ r ار‎ 2 9 

A ARA 

2254. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami Al 

Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan 

kepadaku Yahya bin Abi Katsir berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin 

'Abdurrahman berkata, telah menceritakan kapadaku Abu Hurairah radliallahu 'anhu 

berkata: Ketika Allah subhanahu wata'ala membukakan kemenangan bagi RasulNya 

shallallahu 'alaihi wasallam atas Kota Makkah, Beliau berdiri di hadapan manusia, maka 

Beliau memuji Allah dan mensucikanNya kemudian bersabda: "Sesungguhnya Allah telah 

melarang menawan gajah di Makkah ini dan menyerahkan urusannya kepada RasulNya dan 

Kaum Mu'minin, karena di tanah Makkah ini tidaklah dihalalkan bagi seorangpun sebelumku 

dan sesungguhnya pernah dihalalkan buatku pada suatu masa di suatu hari dan juga tidak 

dihalalkan bagi seseorang setelah aku. Maka tidak boleh diburu binatang buruannya, tidak 

boleh dipotong durinya, dan tidak boleh diambil barang temuan disana kecuali untuk 

diumumkan dan dicari pemiliknya. Barangsiapa yang dibunuh maka keluarga korban 

memiliki dua pilihan apakah dia akan meminta tebusan uang atau meminta balasan dari 

keluarga korban". Maka berkatalah Al 'Abbas: "Kecuali pohon Idzhir, karena pohon itu kami 

gunakan sebagai wewangian di kuburan kami dan di rumah kami". Maka Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, kecuali pohon Idzhir". Lalu berdiri Abu Syah, 

seorang penduduk Yaman dan berkata: "Wahai Rasulullah, tuliskanlah buatku? Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tuliskanlah buat Abu Syah". Berkata, Al Walid bin 

Muslim: Aku bertanya kepada Al Awza'iy: "Apa yang ia maksud dengan meminta tuliskanlah 


buatku wahai Rasulullah?" Dia berkata: "Isi khathbah tadi yang dia dengar dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam " 


Bab: Hewan ternak seseorang tidak boleh diperah kecuali dengan izinnya 


DNA | و‎ IG N ےو‎ 
ANG gen SEÁN رضي‎ AE AE عن افع‎ MLS A ep ANE SSS 


ص A | | la ANA Ai TAK‏ 4 ر 2 د Gta‏ ر 
صل الله J aa‏ خلا boga) us Alá‏ أ حد كما AG‏ بته 

A 02 B GA GN 7 مه‎ 7 - 
Pa SOE DAN Kei 2 Ab al APN NGANAN Tara. 
ESA تم قلا‎ Imas حزن لھ ضر و‎ Usus, حر انته فینتقا‎ 
بإذنه‎ 


2255. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seseorang memeras susu ternak orang lain tanpa 
seizinnya. Apakah seorang dari kalian suka bila rumahnya didatangi lalu dirusak pintunya 
kemudian simpanan makanannya diambil. Karena sesungguhnya puting susu ternak mereka 
adalah makanan simpanan mereka, maka janganlah seseorang memeras susu ternak orang 
lain kecuali dengan izinnya". 


Bab: Jika pemilik barang datang setelah berlalu satu tahun, maka barang harus 
dikembalikan 


IR PIL NA عَنْرَبِيعَةَبْنِ أي‎ A تسيوك كنا الماعيل:‎ tt PAK ANA > 
bê ka sah LAN Je ANG رسو‎ da Nb EEN رضي‎ AA ا يدبن‎ 


2 2 


az 7 2 27 ra < TN 2 . aa و‎ 2 AKu A 
rara, Ga NA gek فهاستة اع فو كاءها و‎ a 


“ 


rasa GMBAR AN MS EK adas AAN KONI PA ف‎ 
Ks stik £ Fa jl حداۇ هاو‎ 


2256. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari Rabi'ah bin Abi "Abdurrahman dari Yazid, maula Al Munba'"'its dari Zaid 
bin Khalid Al Juhaniy radliallahu 'anhu berkata, "Ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang barang temuan. Maka Beliau bersabda: 
"Kamu umumkan selama satu tahun kemudian kamu pergunakan. Jika datang pemiliknya 
maka berikanlah kepadanya". Mereka bertanya: "Bagaimana tentang hukum bila 
menemukan kambing. Maka Beliau menjawab: "Ambillah karena dia untuk kamu atau 
saudaramu atau serigala". Lalu orang itu bertanya lagi tentang menemukan unta. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah hingga memerah pipi atau wajah Beliau 
kemudian berkata: "Bagaimana kamu ini, padahal unta itu selalu bersama sepatunya dan 
perutnya (yang terisi air) hingga pemiliknya bisa menemukannya". 


Bab: Bolehkah mengambil barang temuan dan tidak membiarkannya sia-sia 
sehingga tidak diambil oleh orang yang tidak berhak 


HE SAE يًل قال سَهِعْتُ سويد‎ ngasuh AE حَدَتْنَاشْعَبَة‎ PA SS 
لوقك ُلَا کڪ نن وکت‎ IMB pa اققو‎ II ينر يويد بن صو‎ KL 
LL 2 كعبر‎ FA Isa Sesaat aa, BIAN 5 صَاحِبَهُ‎ 


“ai 


Ar 


KEN صل‎ NG iS es ai PAET Aje jai جَدْت ص‎ NA 
pa 1 ÊNGGEN A ANE SEA rs E و‎ 
وَكَاءَهَارَوِعَاءَهَافَإِنَجَاءَصَاحِيبَارَ إلا‎ e ANTA Wisg; pa ولا‎ 


SPIN IBI Ea عَنْشُعْبَةَعَنْسَلَمَََدَاقَالَ‎ NN JENIS NG (aal 


era ÁA ENI 


2257. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Salamah bin Kuhail berkata, aku mendengar Suwaid bin Ghoflah berkata: "Aku 
pernah bersama dengan Salman bin Rabi'ah dan Zaid bin Shuhan dalam suatu peperangan 
kemudian aku menemukan satu cemeti lalu keduanya berkata, kepadaku: "Buanglah". Aku 
katakan: "Tidak, tapi aku akan mencari pemiliknya. Bila tidak ketemu maka aku akan 
manfaatkan". Ketika kami kembali kami masih berselisih. Ketika aku berjalan di Madinah aku 
bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radliallahu 'anhu lalu dia berkata, Di zaman Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam aku pernah menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa barang tersebut, maka Beliau 
berkata: "Umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu tahun". Maka aku lakukan selama 
setahun. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau berkata: "Umumkanlah selama satu 
tahun". Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku datangi lagi Beliau dan Beliau 
berkata: "Umumkanlah selama satu tahun". Maka aku lakukan selama setahun lagi. 
Kemudian aku temui Beliau untuk yag keempat kali lalu Beliau berkata:: "Kenalilah jumlah 
isinya dan bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai pemiliknya 
berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka nikmatilah". Telah menceritakan kepada 
kami 'Abdan berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari Syu'bah dari Salamah 
dengan sanad hadits seperti ini, dia berkata: "Maka kemudian aku (Syu'bah) temui dia 
(Salamah) setelah beberapa lamanya di Makkah lalu dia berkata: "Aku tidak tahu apakah 
selama tiga tahun atau satu tahun saja". 


Bab: Orang yang tahu barang temuan namun tidak memberiathukannya kepada 
penguasa 


WA 4 pa La 2o 233 وس‎ > LA م‎ 158, 
الْمُتْبَعثْعَنْرَيَدِبْنِ حَلدِرَضِيَ‎ a Si WANA hun 9 محمد بن‎ EEES 


Yai IA BELA 2 NGANG ka LA صل‎ GN JANGE 


A 


2 


BAANG NAN Ng و‎ TA BEAST) IS ِعَِاضِهَاوَ و‎ 


ga IA SAN يهار چاو‎ Li ANDA KE ALI PAS lo LS Jia 


2258. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Rabi'ah dari Yazid, maula Al Munba'its dari Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu: 
"Ada seorang Arab Baduy bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang barang 
temuan. Maka Beliau bersabda: "Kamu umumkan selama satu tahun. Jika datang pemiliknya 
mengabarkan kepadamu tentang ciri tutup bungkusnya dan tali pengikatnya maka 
berikanlah kepadanya. Jika tidak maka pergunakanlah". Lalu orang itu bertanya tentang 
hukum bila menemukan unta. Maka wajah Beliau berubah lalu berkata,.: "Bagaimana kamu 
ini, padahal unta itu selalu bersamanya perutnya (yang terirsi air) dan sepatunya sehingga ia 
bisa hilir mudik mencari air dan memakan rerumputan. Biarkanlah dia hingga pemiliknya 
datang menemukannya". Lalu orang itu bertanya lagi tentang menemukan kambing. Maka 
Beliau menjawab: "Kambing itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". 


LA 
- 


Jual dai PN ai PSN SAS‏ 5 ناي NANGA NGE‏ وان 


8 


SEA Ga Al SA ر‎ ESA, بكر رضي الماح‎ 
A أك قال لر‎ NE AI ER a éK E S 
كه‎ DA SI ONIA AN TA AO PAMERAN 
NGANG asih نفص‎ DUS AE MAN al َر‎ JAS DAS AP Mani Ta JAAN 

iela saie a Pena KA FEAT a 
Hia اعيو‎ hein ieia Sea 


و EA WANA A NG‏ د o2 z‏ 2 
اشرب يارسول الله فشر ب حتى رضيت 


Ne 2 


Pi 


2259. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami 
An-Nadhar telah mengabarkan kepada kami Isra'il dari Abu Ishaq berkata, telah 
menceritakan kepadaku Al Bara' dari Abu Bakar radliallahu 'anhuma. Dan diriwayatkan pula, 
telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Raja' telah menceritakan kepada kami Isra'il 
dari Abu Ishaq dari Al Bara' dari Abu Bakar radliallahu 'anhuma berkata: "Pada suatu hari aku 
pergi kemudian mendapatkan seorang pengembala kambing sedang mengembalakan 
ternaknya lalu aku berkata: "Kamu milik siapa? '. Dia menjawab: "Milik seorang dari suku 
Quraisy". Lalu dia menyebutkan namanya yang ternyata aku mengenalnya. Lalu aku katakan: 
"Apakah kambingmu ini memiliki air susu?" Dia menjawab: "Ya ada". Aku katakan: "Apakah 
kamu mau memeraskan susunya untukku?" Dia menjawab: "Ya mau". Maka aku 
memerintahkannya untuk mengambil seekor dari kambingnya yang ada, lalu aku suruh dia 
agar memoleskan sedikit tanah pada putting susu kambingya lalu aku suruh dia untuk 
menadahkan dengan kedua telapak tangannya. Dia berkata: "Begini caranya". Dia 


merapatkan kedua telapak tangannya satu sama lain lalu diperaslah sedikit dari susunya. 
Dan aku sudah menyiapkan cawan gelas yang diujungnya ada kain lalu aku usapkan pada 
susu hingga bawah gelas itu terasa dingin lalu aku menghampiri Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam lalu aku katakan: "Minumlah wahai Rasulullah". Maka Beliau meminumnya 
sehingga aku menjadi ridha karenanya". 


Kitab: Perbuatan-perbuatan zhalim dan merampok 


Bab: Oishash perbutaan zhalim 


sa) FU AN Gi ا ي‎ pa BRA aal شحاق بر ایر‎ is 


A 


KA ANG عَلَيهوَمَلَمَكَالَدَا‎ Pata سول توصل الله‎ ii SEEEN AAA 


A 


4 d 2 7 rp 2 - [22 27 534 TN 1 0 
BIAR a SENI ES IS Alan pak JÊNG SKA aa s fiá p 


ا 


ISMA OH TAN ya ang ده‎ AN ESA pepaya 
Sun AJA LA ce NAN AYLA, TRT: 


2260. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami 
Mu'adz bin Hisyam telah menceritakan kepadaku bapakku dari Qatadah dari Abu Al 
Mutawakkil An-Naajiy dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Jika orang-orang beriman telah melewati neraka, mereka akan 
ditahan di suatu jembatan yang disebut Qanthorah yang terletak antara surga dan neraka, 
lalu disana mereka akan diqishas (dibalas) atas kezhalimin yang terjadi sesama mereka di 
dunia, sehingga apabila telah tidak ada lagi dosa barulah mereka diizinkan untuk memasuki 
surga. Dan demi Dzat yang jiwaku berada di tangaNya, sungguh seorang dari mereka berada 
di tempat tinggalnya di surga lebih aku kenal dari pada rumah mereka di dunia". Dan 
berkata, Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Qatadah telah 
menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakkil. 


Bab: Firman Allah "Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang 
zhalim" 


Z 2 


PAN y áli SAS ANA fae ENG سی‎ pa SAS 


P 


A‏ شي KENA‏ رضي PENATAAN‏ د 
SAR iia ad E AA, 0‏ 


25 556) SI IE SAN 3 AA EEF PARA 


LS AA ONE PAKA CN AA GA EMERE. era Di 


wa ka ad 


JAMANG Na PE AE قيفو‎ AN کا اٽڪاف و‎ 


2261. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Hammam berkata, telah menceritakan kepadaku Qatadah dari Shafwan bin Muhriz Al 
Maziniy berkata: Ketika aku sedang berjalan bersama Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma, ada 


seorang yang memegang tangannya ketika menyodorkannya lalu berkata: "Bagaimana kamu 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang An-Najwaa (pembicaraan 
rahasia antara Allah dengan hambaNya pada hari Oiyamat)?" Maka dia berkata: "Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesunggunnya Allah ketika 
orang beriman didekatkan lalu bagian sisi badannya diletakkan kemudian ditutup, Allah 
berfirman: "Apakah kamu mengenal dosamu yang begini?, apakah kamu mengenal dosamu 
yang begini?" Orang beriman itu berkata: "Ya, Tuhanku". Hingga ketika sudah diakui dosa- 
dosanya dan dia melihat bahwa dirinya akan celaka, Allah berfirman: "Aku telah 
merahasiakannya bagimu di dunia dan Aku mengampuninya buatmu hari ini". Maka orang 
beriman itu diberikan kitab catatan kebaikannya. Adapun orang kafir dan munafigin, Allah 
berfirman: Dan para saksi akan berkata: itulah orang-orang yang mendustakan Tuhan 
mereka. Maka laknat Allah untuk orang-orang yang zhalim”. 


Bab: Seorang Muslim tidak boleh menzhalimi Muslim lainnya, juga tidak 
membiarkannya... 


Ati PA PT TA ناين شاب‎ é Jake ne ÊNGG KG a SNG 
NGAEN as a Tang ERE ja, BS NE رَضِيَ‎ 


AA KAN APA PA aa Fa‏ ر 7 وو ar,‏ قم وو دم و 
ديات AN A BARANG E A aa‏ 25 33 القِيَامَةَ 
توم يوم 


2262. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Salim mengabarkannya bahwa 'Abdullah bin 'Umar 
radliallahu 'anhuma mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzhaliminya 
dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka 
Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang 
muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari 
giyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya 
pada hari giyamat". 


Bab: Tolonglah saudaramu baik yang zhalim atau yang terzhalimi 


AN Ja NA sosio نای جکر‎ NENGA PA باي‎ KE SAS 
Pai Nda sara MAT ا‎ aa اه‎ 


2263. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas dan 
Humaid Ath-Thowil dia mendengar Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim (aniaya) 
dan yang dizhalimi". 


gate AA لقال قال ر‎ Ng PERANAN ERA NYA 
SEE JAE LES RA Mah وا يا رشو ل ا هد اکت‎ BEM Ali JIE AE 543 


Ana 
2264. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Tolonglah saudaramu yang berbuat zhalim (aniaya) dan yang dizhalimi". 
Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, jelas kami faham menolong orang yang dizhalimi tapi 
bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zhalim?" Beliau bersabda: "Pegang 
tangannya (agar tidak berbuat zhalim) ". 


Bab: Menolong orang yang terzhalimi 


SE A A ri A 15 
2272 2% عتا‎ LARA A 2 ga Na, و‎ 3 
AN ENG BA, Can NA se 4 ada NE A S بيع‎ Ne حَدَتْنَاسَعِيد‎ 
A 


Be Fa NG ngan كيهو سام‎ WLAN: ANE رَضِيَ‎ EL 
AB US Ma EN Bomb Era A الْمَرِيضٍوَابْبَا‎ 


li 


2265. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ar Rabi' telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Asy'ats bin Sulaim berkata, aku mendengar Mu'awiyah bin Suwaid aku 
mendengar Al Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara pula". Maka 
Beliau menyebutkan: "Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang 
bersin, membalas salam, menolong orang yang dizholimi, memunuhi undangan dan berbuat 
adil dalam pembagian". 


4 


KL يمو ى رضي‎ HE Pal EA BILA AS INA A ACANA 
بَينَأَصَابِعِهِ‎ Aas KENA من‎ badi SAN SEA ليصف‎ 


2266. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang beriman terhadap orang beriman lainnya 
bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan". Dan Beliau 
mendemontrasikannya dengan cara mengepalkan jari jemari Beliau. 


2 و‎ NA 


Da 


Bab: Kezhaliman adalah kegelapan pada hari kiamat 
عبر ااي غر‎ KADA SAI tia وش‎ RE 


Mi PERAK la يهو م‎ AN aa EN رضي‎ 


2267. Telah menceritakan kepada kami Ahmad binYunus telah menceritakan kepada kami 
'Abdul 'Aziz Al Majisyun telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah 
bin 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Kezhaliman adalah 
mendatangkan kegelapan hari giyamat". 


Bab: Menghindar dan hati-hati dari doa orang yang terzhalimi 


SEE LSI PESAN 2 BE كر‎ ESES بم موس حَدَكْنَاوَ‎ Pe SAK 


rad 


N 


w 


gaga Aa IL اباس نبا دي‎ aan ea 
بَيَاوَبَينَاللَهِ حاب‎ SE PEKAN LAIN Ne 


2268. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Waki' telah menceritakan kepada kami Zakariyya' bin Ishaq Al Makkiy dari Yahya bin 
'Abdullah bin Shaifiy dari Abu Ma'bad, maula Ibnu 'Abbas dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman lalu 
bersabda: "Berhati-hatilah kamu terhadap do'anya orang yang dizhalimi karena antara 
do'anya dan Allah tidak ada penghalangnya" 


Bab: Jika seseorang mempunyai kezhaliman kepada saudaranya, lalu ia 
memaafkannya, apakah ia harus menjelaskan kezhalimannya? 


RL نسي‎ PBB PEG KEK SS SA SAS AA A ES 


Z 
و‎ w <6 


dada, 5 Senen NDAN ENG عن‎ aala sa KAA 


Z A 


4 7 


Las ii Gasak MA Jt ANG 3 ar وَدِيمَارٌ وَلادِ‎ pan 


2 ےم‎ 
2 F وء‎ A AZ 01 


EN PU LSI sala بنا‎ Jne JUAL خِدَمِنَسَيَكَاتصَاحِبِهِفَحْمِلَ عَلَيهِقَالَ لابو‎ 


3 £ - 


r 


C: 


ra و عور‎ < 9 Pa 2 


0 2 PA PAN 022 Pn KAN و ° رر‎ EREA lr Ra PAS 00 
بَنِي اَيَو هو سويد يناي‎ a pa ni سَعِيدَ‎ Gala Ass کاو کر لاج اسقاب ر‎ J 


DL يسمي‎ AN en 


2269. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abi Dza'bi telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Magburiy dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 
pernah berbuat aniaya (zhalim) terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun 
hendaklah dia meminta kehalalannya (maaf) pada hari ini (di dunia) sebelum datang hari 
yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka (nanti pada 
hari giyamat) bila dia memiliki amal shalih akan diambil darinya sebanyak kezholimannya. 
Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi maka keburukan saudaranya yang dizholiminya itu 
akan diambil lalu ditimpakan kepadanya". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata, Isma'il 
bin Abi Uwais: "Sa'id dipangil namanya dengan Al Magburiy karena dia pernah tinggal di 
pinggiran magabir (kuburan). Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: Dan Sa'id Al Magburiy 


adalah maula Bani Laits yang nama aslinya adalah Sa'id bin Abi Sa'id sedangkan nama Abu 
Sa'id adalah Kaisan". 


Bab: Jika seseorang memaafkan kezhaliman, maka ia tidak dapat menariknya 
kembali 


و 


2433 ر - > اوم کو راي ل وء ع او ا اوو | el‏ 
Nk‏ عمد SAR GULA AN Gg kn SI PE E‏ 


LA 


A و‎ Pad 242 2,9 (ang وا“‎ 2.1 2 e KI 
Mi SK JE NELA IG BU 
Nga Yan AS Jagalan LI هاتفو‎ NGA مها ير‎ SL 


2270. Telah menceritakan kepada kami Muhamamad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha tentang ayat ini QS An-Nisaa: 128): ("Apabila seorang isteri takut suaminya 
akan berbuat nusyuz (tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia 
("Aisyah radliallahu 'anha) berkata: "Yaitu jika seorang suami yang memiliki isteri namun dia 
tidak lagi mencintai dan menggaulinya serta berkehendak untuk menceraikanya lalu 
isterinya berkata, "aku persilakan kamu meninggalkan aku namun jangan ceraikan aku", 
maka turunlah ayat ini". 


Bab: Jika mengizinkan atau menghalalkannya tetapi tidak menjelakan berapa 
kadarnya 


oa A Ta. BA ZA 2 AN LI €7‏ 
کک Ini‏ أن عطي IN‏ الغلا ملا و الله ارس ول الهلا أو ذز بتصيبي Kan‏ 


A‏ ا 


حداقال هلر شو لاله صل العا : RAN‏ 


2271. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idiy radliallahu "anhu bahwa 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam disuguhkan minuman, lalu Beliau 
meminumnya sementara disamping kanan Beliau ada seorang anak kecil sedangkan di 
sebelah kiri Beliau ada para orang-orang tua. Maka Beliau berkata, kepada anak kecil itu: 
"Apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi minuman ini kepada mereka?" Anak kecil itu 
berkata: "Demi Allah, tidak wahai Rasulullah, aku tidak akan mendahulukan seorangpun 
daripadaku selain anda". Maka Beliau memberikan kepadanya. 


Bab: Dosa orang yang menzhalimi (seseorang) dengan mengambil tanahnya 


Ken SAS قال‎ NE کا شيب‎ AR KA PAJENG 


ra 


D 3 LE AI Pa LAS NGE Na SAN A3, Ba 


22 


ine Ng سد‎ © KAGAN a 


2272. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Tholhah bin 'Abdullah bahwa 
'Abdurrahman bin 'Amru bin Sahal mengabarkan kepadanya bahwa Sa'id bin Zaid radliallahu 
'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 
pernah berbuat aniaya terhadap sebidang tanah (di muka bumi ini) maka nanti dia akan 
dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh bumi". 


PAR 8 ANG NYA 0 و‎ 9» 8? PA 85 AA PAP ره سم‎ 0 5 
محمد بن‎ gê NGA بَنِأ ي‎ PE EME SAS N NANGA SAS yahh اا‎ 


Halal al‏ سمه ده اكه گا بيهو ب اناس خصو مقا گر رَلِعَاِشَدَرَضِيَ ENGGEN‏ ييا 
Ab AJE eka AE Jo AN IA‏ قيد شب patani yan Nia‏ 


2273. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abi Katsir berkata, telah 
menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwa Abu Salamah menceritakan 
kepadanya bahwa dia pernah bertengkar dengan seseorang lalu diceritakan hal ini kepada 
'Aisyah radliallahu 'anha, maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Wahai Abu Salamah 
hindarkanlah bertengkar dalam urusan tanah karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja (dalam perkara tanah) 
maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh petala bumi". 


4: 2 LIRA? ai ANA GA ص‎ NA BAN ANGE 
Perasan Kena Pe aa 4 ACNE 
LA 
r, 


a pd s o Nias iz يهوَسَلَّمَمَنَ‎ 7 EANN نه‎ aan 
ine Nga ad) 


2274. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Al Mubarak telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Salim dari 
bapaknya radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 
mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari giyamat 
nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi". 


Bab: Jika seseorang memberikan izin sesuatu kepada orang lain maka dibolehkan 
Kiia A AA اا ع ا عن جب‎ 
BE AURA 3 yA AANG ag KN 
Pe 5 USA S? SIN Ap wi Pa 


2275. Telah menceritakan kepada kami Hafzh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Jabalah; Kami pernah tinggal di Madinah bersama orang-orang dari penduduk 
'Iraq selama setahun yang Ibnu Az Zubair memberi kami rezeki berupa kurma. Suatu hari 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berjalan melewati kami lalu dia berkata; "Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang qiran (mengambil dua dua kurma sekaligus 
ketika memakannya) kecuali bila seseorang dari kalian meminta izin kepada saudaranya". 


LA 


a AEEA 5 


Ka 


Z w 


الا ; PANG, zé elb JE” AN PJR EN A‏ صل الل 

ےو سم ار i gk Alah PR ja‏ ر 

عليه سا كاي ALE Asa Sapira aisiak‏ جلدم 

LAN 5 Ka‏ صل ال AKA ala sale MEP ATT‏ معدا EN‏ اَم 

2276. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 

Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Abu Mas'ud: "Ada seorang Kaum Anshar 

yang biasa dipanggil dengan Abu Syu'aib memiliki pembantu sebagai tukang potong hewan 

(jagal). Berkata Abu Syu'aib kepadanya: "Buatkan aku makanan untuk lima orang, karena aku 

ingin mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagai tamu kelimaku". Dia melihat 

rasa lapar dari raut muka Beliau". Lalu ia mengundang Beliau namun ada seseorang yang 

tidak diundang ikut bersama mereka, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, apakah kamu mengizinkannya?" Dia menjawab: 
"Iya". 


a 


Bab: Firman Allah "Padahal tidak ada pembantah yang paling keras..." 


BA ea NGGE Ng E E 


2 


اه 


LANANG Ie وَسَلَّمَكَالَإِنَأبَمَضَالرَ‎ 


2277. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah 
dari 'Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya 
orang yang paling dimurkai Allah adalah penantang yang paling keras". 


Bab: Dosa seseorang yang bersengketa dalam kebatilan, padahal ia mengetahuinya 


و ممه ie‏ 


A 
e e Kd BEN 
AK Abas FM ab EKA ga E NY ماعن رسو‎ CAS Iga aké 
E GG بعڪ ا أكون 1ن انقو‎ AA sana AN SÊGU فقال‎ 


Kn BILA JÊNG anakan SEA ja ESA ai 
2278. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab berkata, telah 
menceritakan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa Zainab bunti Ummu Salamah 
mengabarkan kepadanya bahwa ibunya, Ummu Salamah radliallahu 'anhah, isteri Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam mengabarkan kepadanya dari Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bahwa Beliau mendengar dari balik pintu rumah Beliau ada pertengkaran lalu 
Beliau keluar menemui mereka kemudian bersabda: "Aku ini hanyalah manusia biasa dan 
sesungguhnya pertangkaran seringkali dilaporkan kepadaku. Dan bisa salah seorang diantara 
kalian lebih pandai bersilat lidah daripada lainnya, lalu aku menganggap dia benar kemudian 
aku berikan kepadanya sesuai pengakuannya itu. Maka siapa yang aku putuskan menang 
dengan mencederai hak seorang muslim, berarti itu adalah potongan dari api neraka. Karena 
itu hendaklah dia ambil atau ditinggalkannya". 


Bab: Jika bersengketa berlaku jahat 


GI Aa AE Sena A3 بُ مالا وا‎ En AS 
PRA AH a MEA و رضي‎ jak HA LELE 


07 Z, A 


ad 3‏ 2 1 ا NG Ai‏ فيه AI ME‏ < حى يَدَعَهَاإِدَا حَدَّتٌ كُدَبَوَإِدَاوَعَدَ 


n 


E ah 


ANE EM gak 


2279. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Khalid telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abdullah bin Murrah dari Masrug dari 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Ada empat hal yang bila ada pada seseorang berarti dia adalah munafig atau siapa yang 
memiliki empat kebiasaan (tabi'at) berarti itu tabiat munafig sampai dia meninggalkannya, 
yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika membuat kesepakatan khiyanat dan jika 
bertengkar (ada perselisihan) maka dia curang". 


Bab: Oishash orang yang terzhalimi jika ia mendapatkan harta orang yang 
menzhaliminya 


- 
w‏ ع و سدسم D‏ 2739 1 


DN 2 ضام‎ Pa PRA Ka و‎ 2 4 22 Go . 274 ر كيلعو‎ 

حَد تاا بو اليَمَانِ أخبرنا شعيّبٌ عن الزّهريٌ حدثنى عو AE ES‏ ضى الله A‏ قالتّجاءت 
PAYA 7‏ 1 .= 

2, 


IA / 2 4 4 n - Z Z 
2 9 1219 2 3 5 3 ہر‎ 2 A TAA ل اس بر‎ 2 gan 2 0 247 7 


9. . 


SIA أن تطوميمم‎ SEA 


2280. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy telah menceritakan kepadaku 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: Hindun binti 'Utbah datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
berkata: "Abu Sufyan adalah seorang yang kikir, apakah aku berdosa bila aku ambil dari 
hartanya untuk memberi makan keluarga kami? '. Maka Beliau bersabda: "Tidak dosa 
atasmu jika kamu beri makan mereka dengan cara yang ma'ruf (wajar). 


RAK - د وير‎ ? 72 Z, 23 - SMAN 159 LA A ےو )0 ووو‎ 259, 


(ani 8‏ كر ا AGAN Kak‏ کہ کیو BLAAK SAPA‏ ےر م 
ga)‏ صل الله عليه PAS UAS a‏ ل بقۇ IA Ya‏ فما تر ىفيه فقال لتا إن درل بقۇمفامر 
P‏ 
سء NANG LP LA‏ ا۶ء ا ا Ara‏ ےا 
كم بمَا IBI a AA‏ يفلو SISA‏ امهم حَنَّ الضيّفٍ 


2281. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Yazid dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir 
berkata; Kami bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Bila anda mengutus kami 
dalam suatu perjalanan lalu kami singgah di suatu kaum (kampung) namun mereka tidak 
melayani kami (memberikan hak tamu) apa pendapat anda dalam masalah ini?" Maka Beliau 
bersabda: "Bagi kita, bila kalian singgah di suatu kaum diperintahkan bagi kalian untuk 
mendapatkan apa yang seharusnya didapat sebagai tamu, maka mintalah kepada mereka. 
Bila mereka tidak menunaikannya ambillah dari mereka sebatas hak tamu". 


Bab: Penjelasan tentang Sagifah (tempat teduh) 


A 7 4 Z 7 7 
la 222 A; Pena. PA 2 AS 2 و ور‎ EIA AS ےا 22 و وو‎ 


ga $ ANG GA 2736 A, 22% ردي‎ AG l ah م ومو 0م م‎ bis A وم‎ 
جين توق الله‎ NGGE ri panas AH 


Ar 


- 21 2 ر ص‎ £ 2 Cena P ر اور رو ا‎ WAT ع ور“ ر‎ 
KÁLI S Se سَقِيفَةبَنِي‎ KS L N) jaa a 


- - 
- و 
A‏ عَم و ANG‏ - | 59 

2 - SP ر“‎ 8 : 

ar - pa 


2282. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb berkata, telah menceritakan kepadaku Malik telah menceritakan 
kapadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kapadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 
'Utbah bahwa Ibnu 'Abbas mengabarkan kepadanya dari 'Umar radliallahu 'anhum berkata: 
"Ketika Allah subhanahu wata'ala mewafatkan nabiNya shallallahu "alaihi wasallam, orang- 
orang Anshar berkumpul di aula pertemuan Bani Sa'idah. Maka aku katakan kepada Abu 


Bakar: "Mari kita kesana". Maka kami pun mendatangi mereka di aula pertemuan Bani 
Sa'idah itu". 


Bab: Seseorang tidak boleh melarang tetangganya untuk menyandarkan kayu pada 
dinding rumahnya 


ALAN رَيْرَةَرَضِيّ‎ PARA ڪنان شها‎ SIASAH AKA 
RRT SiE ajaa ES SAN pE ENPRENE NAFS سول الله ص ال‎ 


رو 


sê akên Ni Sone pa gSA a 


2283. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di 
dinding rumahnya". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Jangan sampai aku 
lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi, akan aku lempar 
kayu-kayu itu menimpa samping kalian". 


Bab: Menuang khamer di jalan 
Len NG GAE GAGAH يَحْيَى‎ a 


JAN A a Kai گان‎ SSL ag NG Si Za رَضي الله‎ 
D عو قَدَّحُرَمَتَقَالَفَقَالَلي‎ (SI آلا‎ Kat a AWAN 


- د 


sgr 


- و‎ Â g% ka Nk 3 Pre NG ai 75 : e 2 كدر‎ EAA 
BA eea KN EN gan NG Nn i 
SI kah Vaf CLEAN MAAN AAN Ga 


2284. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rahim Abu Yahya telah 
mengabarkan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah 
menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas radliallahu "anhu: "Aku pernah menjamu suatu 
kaum dengan minuman di rumah Abu Tholhah. Saat itu khamar (arak, minuman keras) 
mereka adalah Al Fadhikh (arak terbuat dari buah kurma). Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memerintahkan seorang penyeru untuk menyerukan bahwa khamar telah 
diharamkan". Anas berkata: "Maka Abu Tholhah berkata, kepadaku: "Keluar dan 
tumpahkanlah". Maka aku keluar lalu aku tumpahkan. Maka khamar mengalirdi jalan-jalan 
kota Madinah. Kemudian sebagian kaum berkata, "Telah wafat sebagian orang sedangkan di 
perut mereka masih ada khamar, maka Allah subhanahu wata'ala menurunkan firmanNya 
(QS Alu 'Imran ayat 93 yang artinya): (Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan 
dahulu...) 


Bab: Teras rumah, duduk di sana dan duduk di pinggiran jalan 


alot ji aa WA ورتم‎ aa شه‎ NGNE داماد فا‎ 
کات‎ DANA وَسَلَمَكَالَإِيَاكُمَوَالْجُلُو‎ sajah LE ea 
حَتَّهَاكَانُوا‎ Ga Aa LT BEAN LAGU Li 1 KELAMIN AARE 


A 


Kiii واه مر بِالْمَعْرْوفِْوَء‎ EM E AA a < KAMAR KAU 


2285. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Umar Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id 
AL Khudriy radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
kalian duduk duduk di pinggir jalan". Mereka bertanya: "Itu kebiasaan kami yang sudah biasa 
kami lakukan karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama". Beliau bersabda: "Jika 
kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut". 
Mereka bertanya: "Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, 
menyingkirkan halangan, menjawab salam dan amar ma'ruf nahiy munkar". 


Bab: Membuat sumur di jalan selama tidak mengganggu 


Dena A AA ثم‎ PA Ma VA ig ANGE SS 
EN APA DATA AA ga Jas ês add me ja NGE KAN رض‎ 
sean asasi لهت يا‎ ÊNGG LAS AI 

HN قم کر‎ LAN ASAM NS INI FS SAS SA Ii Se من‎ Lah 
kara 0 SG BISA MANIA BI AS JUN jk 


2286. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Sumayya, 
maula Abu Bakar dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu dia 
merasakan kehausan yang sangat. Kemudian dia dapatkan sebuah sumur lalu dia turun ke 
sumur itu lalu minum dari air sumur tersebut. Kemudian dia keluar ternyata didapatkannya 
seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang 
itu berkata: "Anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi". Maka dia (turun 
kembali ke dalam sumur) dan diisinya sepatunya dengan air dan sambil menggigit sepatunya 
dengan mulutnya dia naik keatas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur 
kepada Allah maka Allah mengampuninya". Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah 
kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan?" Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: "Terhadap setiap makhlug bernyawa diberi pahala". 


Bab: Kamar yang menjulur keluar dan yang tidak menjulur keluar 


4 - Ra 4 2 1 pa 1 á Pr 
Baa ى : أسامة‎ RASA Re ابن‎ Bana دا نم‎ ARI 


LA 
A T 0 2 


ANE TAN n التي سل 21 : لوقا عل‎ áe 
KISS ss HIS آ رىمو‎ 


2287. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhriy dari 'Urwah aku mendengar 'Usamah radliallahu 
'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam naik ke atas salah satu dari benteng- 
benteng Madinah lalu bersabda: "Apakah kalian melihat sebagaimana aku melihat? Sungguh 
aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat 
jatuhnya tetesan (air hujan) ". 


SENI NE ANE ME JS EN SIS A دتا ن‎ 


را ار 
A‏ 5 


LEAN رضي‎ SAN AI Hanana era AE ANE آي ٿو ر‎ 


Ar NA Aa AE‏ يوسم or‏ قال SAI SSB MAN‏ ضع 
قلو رکا خت IA Jaa‏ مَعَهُبالإكَاوَةٍ ESA 3. AG‏ يَدَيهِمِنَ IN‏ 5 


A 


SEAI A A ina PN ANE 


AA, 5 77 


a لَكَيَاامَ‎ JUS Bel BAG Sana 
BNNK ata Ti کنو جار‎ NG Ala a 
BAPAE FAE e 4 
NE Nb 33 كُنَامَعَسَرَ‎ SI ANa NG AS pakta IG 


PAEA GU Gala aa ANANG Kú 


A ےم‎ 


BEA NS E تُرَاجِعَنِي‎ SIS Ea 23 CA توت عل‎ 


SEE عَنِي‎ AG JAAN SA ليا جهو ِٳ‎ a لي صل ال‎ 
PE Sae EA aka KE ھک‎ da 


Z 
KANA 12 BA 


- 
2. 


(lala 


ص 


Ina II ale MEI‏ حَتَى EME SS‏ خر تافام ان یفص 
PAN pa D ) gan Ar)‏ كل دسو ala MIL SAY‏ 


Kab تت جَارَتْكَهِيَ‎ Ce NGING S Gan AAN pe Bana ANG 


YAN KA E NAS GAN 4 pegat (Lu Th NA PAN TAK 
2 AI 2 ر‎ AA HEN ANA 7 PANA CAN Pe PTP BD ار‎ 
NN E O صَاحبي يَوَمَ‎ Ja 


2 


MAAN sakaki JI KELAK pulas ASN 
LAK KA 2 > 2221.6 2 2 2727 MAAN 
BEA S5 Taka PARIS حَفْصَهُوَخَسرَتٌ‎ DAS الد‎ Laka pala 


Tee 


KAHANG YG A se Jaa Aa DP nata 
BEA SAN i KÉ 33 AI KAS, Sal “5 


12 A LANA 


Lian Salat ذا‎ P 


Pd 


JS AN A GAN AKAN 3 s به‎ NGANA فَحِدَّتٌ‎ nag 
La aik aaa ae Has a 
انعد ِو‎ E E EE RA, 


LA? r a11 و‎ pad TA? 


DAS ke LL ngk NIN nha pi 
Kas Aras JL) NAN ذا‎ baletis AH rajang PARA NAN A asi ing 


ui SEMASA Asasi pasa علو‎ ain UNS 


koz 
اذ‎ 


4 
B3‏ اش قد 


a‏ ذم اء ڭ قر ق gas‏ قال لا فلتو AIA SEN GG‏ انيو 


A 


ر 


PATA DIA na | SIA AR PE Can Uas UNEL NG JING 


Nabi REEL NANEM aks CA NA 


# 


- 


سے 


A i 


0 EA 3 IA - Pera 3 
SI PEKAN Gone فَجَلَسْتُ‎ PN یداش ةقبسم‎ PARA AN aa aa 


“ 


N 


- عام 


ر ىم 
Gg ra‏ ناراك و برا لح NAN AS‏ اتاتب مو اموه 


WEE a NGANG ANG pas Maa RAN ا‎ Su َإِنََّارِسَوَالدُو‎ 


9 Sa P @ 2A A 21 
IEEE BEA na gineo 5 SAS KALANGAN 


op 4 


“i ca. 


MG si iak AN 0 Hilton NAK end SAE Job) 
SES 3 Aan ES a JASA ira AA a 


7 


م عردو في P Z‏ 


z 8 a 2 اه‎ 2 12 ga 2 2 ر‎ NANG, 21 2 1 Pa TAP AA - 

& Z g 041 ر‎ Pa 
202 sz و ع ع أ ا 7 وج. دن وو هد‎ tah 3S ا ا ا‎ ZILA A> 
AS Ga NG دَسَعٌوَعِشَرُونَوَ‎ Kana ga النْبيّ صل الله‎ ANA ae NA 
4 ر‎ A 


LA 
is u2 DEL ae 


2 NA PA 2 ye 2 2 As 2 2. 5 7 
Ada AP وَعِسْرِينَقالتَعَايِسَةفأنِْلتٌ ايه التخيير‎ 


1 
ر‎ AN ی‎ r4 


LA z LA 75 LA A 


Da - 2و‎ et Z - AP 22 A K 
GAN TAK ANA 


Z .‏ 
4 بت pg‏ 
گے ور ےت روو و Ga,‏ و 
MI > AA‏ اسيرءءة | م WG L BNN NI‏ 
pal. |‏ ءَمُفْقَلِنَ مثل مَاقالتٌ عايشة 
Ior‏ م حار 3 a‏ 5 


2288. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin 
'Abdullah bin Abu Tsaur dari 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Aku selalu 
antusias untuk bertanya kepada 'Umar tentang dua wanita diantara isteri-isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang Allah berfirman kepada keduanya: ("Jika kamu berdua 
bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk 
menerima kebaikan) ...QS At-Tahrim 4). Maka aku kunjungi dia namun dia menghindar dan 
aku susul dia dengan membawa kantong terbuat dari kulit berisi air hingga dia datang, lalu 
aku tuangkan air dari kantong air tadi keatas kedua tangannya hingga dia berwudhu' lalu aku 
tanya: "Wahai amirul mu'minin, siapakah dua wanita dari isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang Allah berfirman kepadanya ("Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka 
sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan) ...), maka dia 
menjawab: "Aku heran kepadamu wahai Ibnu 'Abbas!, dia adalah 'Aisyah dan Hafshah". 
Kemudian 'Umar menyebutkan hadits, katanya: "Aku dan tetanggaku dari Anshar berada di 
desa Banu Umayyah bin Zaid, termasuk suku kepercayaan di Madinah dan kami saling 
bergantian menemui Rasul shallallahu 'alaihi wasallam. Sehari aku yang menemui Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam, hari lain dia yang menemui Beliau shallallahu 'alaihi wasallam. 
Jika giliranku menemui Beliau, aku menanyakan seputar wahyu yang turun hari itu dan 
perkara lainnya. Dan jika giliran tetangguku itu, ia pun melakukan hal sama. Kami adalah 
kaum Quraisy yang bisa menundukkan para isteri, hingga ketika kami mendatangi Kaum 
Anshar, ternyata mereka adalah sebuah kaum yang ditundukkan oleh isteri-isteri mereka. 
Lalu isteri-isteri kami segera saja meniru kebiasaan wanita Anshar tersebut. Suatu hari aku 
nasehati isteriku tapi dia membantahku dan aku larang dia membantahku tapi dia berkata: 
"Kenapa kamu melarang aku membantahmu? Demi Allah, sesungguhnya hari ini isteri-isteri 
Nabi Shallallahu 'alaihiwasallam telah membantah Beliau bahkan seorang dari mereka tidak 
berbicara kepada Beliau hingga malam hari". Aku kaget mendengar itu lalu aku katakan: 
"Sangat celakalah diantara kalian orang yang berbuat hal seperti ini". Kemudian aku 
bergegas untuk menemui Hafshah lalu aku bertanya: "Wahai Hafshah, apakah salah seorang 
dari kalian hari ini telah membantah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga malam 
hari?" Dia menjawab: "Iya". Aku katakan: "Celaka dan rugilah. Apakah kalian merasa aman 
dari murka Allah disebabkan RasulNya shallallahu 'alaihi wasallam marah lalu kalian menjadi 
binasa? Janganlah kalian menuntut terlalu banyak kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan jangan kalian membantahnya tentang suatu apapun dan jangan pula kalian 
menghindar untuk berbicara dengan Beliau. Mintalah kepadaku apa yang menjadi 
keperluanmu dan jangan kamu cemburu bila ada (isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam), 


madu kamu, yang lebih cantik dan lebih dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ". 
Yang dimaksudkannya adalah 'Aisyah radliallahu 'anha. Suatu hari kami membicarakan suku 
Ghossan sebagai tukang sepatu yang biasanya menyiapkan sepatu kami untuk perang. Maka 
sahabatku pergi (menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam) pada hari gilirannya lalu 
dia kembali pada waktu 'Isya dengan mengetuk rumahku dengan sangat keras seraya 
berkata: "Apakah dia sudah tidur?" Aku kaget lalu keluar menemuinya. Dia berkata: "Telah 
terjadi masalah besar". Aku bertanya: "Masalah apa itu? Apakah suku Ghassan sudah 
datang?" Dia menjawab: "Bukan, bahkan urusannya lebih penting dan lebih panjang dari 
masalah itu. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menceraikan isteri-isteri Beliau. 
'Umar berkata: "Sungguh celaka dan rugilah Hafshah. Aku mengira hal ini tidak akan terjadi. 
Maka aku lipat pakaianku kemudian aku shalat Shubuh bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu Beliau memasuki bilik yang tinggi dan mengasingkan diri disana. Maka aku 
menemui Hafshah yang ternyata sedang menangis lalu aku bertanya: "Apa yang 
membuatmu menangis, bukankah aku sudah peringatkan kamu? Apakah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam telah menceraikan kalian?" Dia menjawab: "Aku tidak tahu, 
sekarang Beliau berada di tempat pengasingannya". Maka aku keluar lalu mendatangi 
mimbar ternyata di sekelilingnya ada sejumlah orang (kurang dari sepuluh) yang sedang 
berkumpul diantaranya ada yang menangis. Maka aku duduk bersama mereka sebentar lalu 
aku sangat ingin mendatangi tempat pengasingan tempat Beliau berdiam disana. Aku 
katakan kepada Aswad, anak kecil pembantu Beliau: "Mintakanlah izin untuk 'Umar?" Maka 
dia masuk dan berbicara dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu keluar dan berkata: 
"Aku sudah sampaikan tentang maksudmu namun Beliau diam saja". Maka kemudian aku 
kembali dan berkumpul bersama orang-orang yang berada dekat mimbar. Sesaat kemudian 
timbul lagi keinginanku maka aku temui anak kecil itu lalu aku sampaikan maksudku seperti 
tadi dan diapun menjawab seperti tadi pula. Maka aku kembali duduk bersama orang-orang 
yang berada dekat mimbar. Ternyata timbul lagi keinginanku, maka aku datangi lagi anak 
kecil itu dan aku katakan: "Mintakanlah izin untuk 'Umar?" Maka dia menjawab seperti tadi 
pula. Ketika aku hendak kembali, anak kecil itu memanggilku dan berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengizinkan kamu masuk". Maka aku masuk menemui Beliau 
yang ketika itu Beliau sedang berbaring diatas pasir sebagai kasurnya, dan tidak ada kasur 
yang menengahi antara pasir dan beliau sehingga pasir itu membekas pada sisi badan Beliau, 
Beliau bersandar diatas bantal yang terbuat dari kulit yang isinya sabut. Aku memberi salam 
kepada Beliau lalu aku berkata dalam posisi tetap berdiri: "Apakah anda telah menceraikan 
isteri-isteri anda". Maka Beliau memandang ke arahku lalu berkata: "Tidak". Kemudian aku 
katakan: "Apakah anda merasa tidak enak karena melihat aku?" Kami ini adalah orang 
Ouraisy yang biasa menundukkan isteri-isteri. Ketika kami datang disini bertemu dengan 
Kaum yang mereka ditundukkan oleh isteri-isteri mereka". Maka 'Umar menceritakan. Lalu 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam tersenyum. Kemudian aku katakan: "Bagaimana seandainya 
anda melihatku menemui Hafshah dan aku katakan kepadanya: "Jangan kamu cemburu bila 
ada (isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam), madu kamu, yang lebih cantik dan lebih dicintai 
oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ". Yang dimaksudkan Umar adalah 'Aisyah 
radliallahu 'anha. Maka Beliau tersenyum lagi. Lalu aku duduk ketika melihat Beliau 
tersenyum lalu aku memandang ke rumah Beliau. Demi Allah, aku tidak melihat apapun 
disana, karena mataku bolak balik melihat tidak kurang dari tiga kali. Lalu aku katakan: 
"Mintalah kepada Allah agar melapangkan dunia buat ummat anda karena bangsa Persia dan 
Ramawi saja dilapangkan dan diberikan dunia padahal mereka tidak menyembah Allah". Saat 
itu Beliau sedang berbaring lalu berkata: "Apakah kamu ragu wahai Ibnu Al Khaththob? 
Mereka itulah kaum yang telah disegerakan kebaikan mereka dalam kehidupan dunia ini". 


Aku katakan: "Wahai Rasulullah, mohonkanlah ampun buatku". Ternyata disebabkan 
kalimatku seperti tadilah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengasingkan diri ketika 
Hafshah menyampaikannya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha. Sebelumnya Beliau telah 
berkata: Aku tidak akan tinggal bersama mereka selama satu bulan karena disebabkan 
kesalnya Beliau terhadap mereka setelah Allah menegur Beliau. Ketika telah berlalu masa 
selama dua puluh sembilan hari, yang pertama kali Beliau datangi adalah 'Aisyah. Maka 
'Aisyah berkata, kepada Beliau: "Anda sudah bersumpah untuk tidak mendatangi kami 
selama satu bulan, sedangkan hari ini kita baru melewati malam kedua puluh sembilan, aku 
sudah menghitungnya". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bulan ini berjumlah 
dua puluh sembilan hari". Pada bulan itu memang berjumlah dua puluh sembilan hari. 
Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka turunlah ayat takhyiir (pilihan). Maka 
Beliau memulainya dari aku sebagai yang pertama dari isteri-isteri Beliau. Beliau berkata: 
"Sesungguhnya aku mengingatkan kamu pada suatu urusan yaitu janganlah kamu tergesa- 
gesa hingga kamu meminta pendapat kedua orangtuamu"'. 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Aku sudah mengetahui bahwa kedua orangtuaku tidaklah menyuruh aku untuk bercerai 
dari anda" Kemudian Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah telah berfirman: ("Wahai Nabi, 
katakanlah kepada isteri-isterimu ... hingga sampai pada firmanNya ... pahala yang besar) 05 
Al Ahzab: 28 -29). Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Apakah begitu kedua orangtuaku 
memerintahkannya? Sungguh aku lebih memilih Allah, RasulNya dan kehidupan akhirat". 
Kemudian para isteri Beliau memilih hal yang sama lalu mereka berkata, seperti yang 
diucapkan 'Aisyah radliallahu 'anha. 


eE آل رسو ل‎ ge sa E Ja NE NGANG MANIS 
BABAYA ANA A E KAYATA NAH ATANG San EIE SN bageya kajagi 
Lifeless a iein ii HAN LIS 


2289. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam telah menceritakan kepada kami Al 
Fazariy dari Humaid Ath Thawil dari Anas radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam meninggalkan isteri-isteri Beliau selama satu bulan dan melepaskan kedua 
kaki Beliau (tidak turun) lalu tinggal di ruangan khusu Beliau (tempat pengasingan). Lalu 
datang 'Umar seraya berkata: "Apakah anda telah menceraikan isteri-isri anda?" Beliau 
menjawab: "Tidak, tetapi aku berpaling dari mereka selama satu bulan". Beliau berdiam 
disana selama dua puluh sembilah hari kemudian turun dan menemui isteri-isteri Beliau. 


wf 


N 
N 
E 


Bab: Menambatkan unta pada lantai atau pintu masjid 


[4 


AN ME PELAN sad Ma AA; ) Peta 
Id B3 KAN JATI se 7. 185 mn kas و و‎ ANA قال كَل‎ ZA27 


7 PA P ر ر ا‎ < Aa > 00 
JAAN Ga NI Jadah Jang isa 
2290. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Abu 'Aqil 


telah menceritakan kepada kami Abu Al Mutawakkil An-Najiy berkata: Aku menemui Jabir 
bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma yang berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memasuki 


masjid lalu aku ikut masuk menemui Beliau sementara unta aku ikat pada batu di depan 
masjid lalu aku katakan: "Ini unta anda". Maka Beliau keluar lalu mendekati unta kemudian 
bersabda: 'Unta dan uang jualnya buat kamu". 


Bab: Berdiri dan kencing dipembuangan sampah orang lain 


م و و pa 7 A A‏ وور ور جر k, A‏ دو او ر 4 286 P CAN KA?‏ 
ر دم و عم 


KE Saba men La prt sate SAN, Ba 


2291. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb dari Syu'bah dari Manshur dari 
Abu Wa'il dari Hudzaifah radliallahu 'anhu berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam " atau katanya "Sungguh aku pernah melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam kencing di tempat pembuangan kotoran sambil berdiri". 


Bab: Orang yang mengambil dahan dan apa-apa yang membahayakan orang lain, 
kemudian membuangnya dari jalan 


Gta LG 
KA 


BEA ررض‎ Ana اا‎ 
23 Ga DA فق‎ gaga ینو جد‎ E RIE LN SA 


Aa pa 


2292. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Sumayya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu 
menemuklan potongan duri di jalan lalu diambilnya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah 
maka Allah mengampuninya". 


Bab: Jika berselisih pada pada permasalah jalan besar 


WL بن حر يتڪن كر مدو‎ MENGAPA Jan Eka SANA CN 
ia BAN SAS asa ANAA Ni KEN EA 


2293. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Hazim dari Az Zubair bin Khirrit dari 'Ikrimah aku mendengar Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan jika kalian 
berselisih tentang jalan supaya membaginya sepanjang tujuh hasta". 


Bab: Merampas tanpa izin pemiliknya 


A 


IS) LE 3 5 Par EEEE Aa »أن ياس‎ er JAG 


EA Wih PAT » LAA DIA تی‎ AA بو‎ 250 


2294. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Adiy bin Tsabit aku mendengar 'Abdullah bin Yazid 
AL Anshariy dan 'Abdullah ini adalah kakeknya 'Adiy dari pihak ibunya, berkata: "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang merampas harta orang dan membuat gambar". 


TER 0 E raga a 
FX د 2 5 بر‎ 9 0 312 A 23A EE l a? | a 1G A A 52 

: À À 5 تاسعيد بن‎ tra 

JG Ake |‏ جد same‏ عقيًا عن بن شھ G 8 Cv:‏ 5 جل عبر ya‏ 


9 ود‎ AL شر بوث‎ NG ا‎ aan ana ea aa f 
جين يري وهو ممن‎ Nah صل الله‎ AN عن آي هر 2533 اللْهَعَنْه قال قال‎ 


ag رر رر‎ A A 


BRA Ne IR 


7 


Ngkok as Sa Sea A 


KAN ka LN IS 


2295. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata, telah menceritakan 
kepadaku Al Laits telah menceritakan kepada kami 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 
'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina, dan seorang 
peminum khamar tidak sempurna imannya ketika sedang minum-minum dan seorang 
pencuri idak sempurna imannya ketika sedang mencuri dan seorang yang merampas hak 
orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia 
merampasnya". Dan dari Sa'id dan Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits ini juga kecuali tentang An-Nublah 
(merampas hak orang). 


Bab: Memecahkan salib dan membunuh babi 


G‏ و 


PENA سيد‎ AAN SE Áa عبد‎ HE حَد‎ 
Eat اين‎ s3 j3 SAN ENG AA a رضي اللَهحَنْهحَن‎ 
ANA الْحِنَرِيرَوَيَصَعَ الْجِرّيَةوَيَفِيضَالْمَالُحَنَّى‎ is REA SA la كا‎ 


2296. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku 
Sa'id bin Al Musayyab dia mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi giyamat hingga Isa bin Maryam 
turun sebagai hakim yang adil yang dia menghancurkan salib, membunuh babi, 
membebaskan jizyah dan harta melimpa ruah sampai tidak ada seorang pun yang mau 
menerimanya". 


Bab: Apakan boleh memecahkan guci yang di dalamnya ada arak 


DEL ضي‎ 5. Sopan a In paka at ME Pa ARAH 


LA 


PANGAN قال عو مائو دهز الئان قالو‎ AS IS رای نی اا و‎ Aing AN 
Aa اقال بو‎ ANT and قال کسر وهاو هر قو هاقالوا لار يها و‎ Kes) 


A 


چ 


KANG Anti II AANG ودی‎ igi 


2297. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dhohhak bin Makhlad dari Yazid bin 
Abu 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat api yang dinyalakan pada perang Khaibar. Beliau bertanya: "Untuk apa api 
itu dinyalakan?" Mereka menjawab: "Untuk daging keledai piaraan manusia". Beliau berkata: 
"Hancurkan dan bakarlah". Mereka bertanya: "Apakah kita bakar lalu kita cuci (bersihkan)?" 
Beliau berkata: "Bersihkanlah". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: Ibnu Abu Uwais berkata, 
Al Humur Al Insiyah dengan huruf alif dan nun manshub. 


2 
ب‎ 
CR 


د 22A DEn‏ و ر ےہ ea Nee‏ 7 و ay.‏ مه سم > و مهو و 


A 


A 


AG EL EK NI 535 Bahasa : TEETE a ai 
Batan LA DN »ر ر | - عر‎ PEN م‎ Žiz 
رى اال الا يه‎ ka ara قول‎ Ji song يعودفي‎ WARA 


2298. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Najih dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari 
'Abdullah bin Mas'ud radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke 
Ka'bah saat yang ketika itu berisi tiga ratus enam puluh patung, lalu Beliau menusuk dan 
menghancurkannya dengan menggunakan tongkat yang ada di tangan Beliau seraya berkata: 
"Telah datang kebenaran dan sirnalah kebathilan", OS Al Isra' ayat 81. 


< 2 PE 222 ودر م‎ 25 ors 7 | ر کے ر ووا او وو‎ 
بن‌القاسم‎ IE بن عياض عَنّعبَيّدِ اللَوبّنِ عمْرَ‎ pa خد نتا بر‎ 
ره 4 172 وو ير‎ 2 AG DN Ga A oa. In 2 S 
IS افيهتماثيلذ‎ Aa كاتا تخذت عل‎ NGE ضي الله‎ sarm 
CEREAN EA Sa KALIS da sa ALZA 
2299. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Anas bin 'lyadh dari 'Ubaidullah bin 'Umar dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari 
bapaknya, Al Qasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia tanpa sengaja memiliki tabir 
yang padanya ada gambar. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam merobeknya. Kemudian 
dia ('Aisyah) mengambil dan membuatnya menjadi dua bantal yang dipakai dirumah sebagai 
alas duduk Beliau. 


Bab: Orang yang berperang karena membela harta 


52745 7 


BUN مدع‎ ea ANA دكي‎ Aa AA Si PI 


Seh ENR PAPAN KAH 6 TN APA JH : SA رضي‎ 55 PE 


2300. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami 
Sa'id, dia adalah anak dari Abu Ayyub berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Al Aswad 
dari 'Ikrimah dari 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata, aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka 
dia syahid". 


Bab: Jika memecahkan piring atau sesuatu milik orang lain 


aka saki صل‎ PENA رضي‎ Ae NA لاير سيد ڪن‎ 
E NN ape مه‎ NAN Bali sani APAA 
Kan 4 Z Gahaa ع الي‎ > Z س ا ےو ا ار‎ A E E a 
E NGNE وهر‎ Suk LŚ 
CIA NI SAE AAIE 585 Si حبس‎ Gian DNA 
Paparan NN PA YAA 


2301. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang bersama sebagian isteri-isteri Beliau datang salah seorang Ummahatul 
Mu'minin bersama seorang pembantu membawa nampan besar berisi makanan lalu nampan 
itu dipukul oleh saorang isteri Beliau tersebut hingga pecah. Maka Beliau membereskan 
nampan pecah tersebut lalu meletakkan kembali makanan tersebut kedalam nampan 
kemudian berkata: "Makanlah". Lalu Beliau membiarkan pembantu dan nampan itu hingga 
mereka selesai makan kemudian datng mengganti nampan dengan nampan yang baru lalu 
membawa masuk nampan yang pecah". Dan Ibnu Abi Maryam berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepada kami Humaid telah menceritakan 
kepada kami Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Jika menghancurkan bangunan milik orang lain maka harus menggantinya 


X EEA gaa hloa mai Ap AAA TA 
Mean ريل شالا‎ adas > لكيهو سا‎ ISI As 
A 


A 
ال مسا“‎ 22134 Ia NENGA ATA Ie IE TAMU AT 
A gh و‎ EU SERA A 


a 


2j ا‎ g7 
موه‎ PAP o يعم‎ Ba 2 <o GA A E , 2. NANG سو‎ Âs 3 4 ع‎ 
4 يي‎ Lang AB NA anna LT و کان جر د‎ 


A 


LI‏ ع 
Gr rA‏ 


P KA گس‎ a 


AA 


aba ÝI i 5, اد‎ PAPUA NE: Nega Si: PAT NYA 3 


2302. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin HAzim dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki Bani Isra'il, yang 
dipanggil dengan nama Juraij, sedang melaksanakan shalat lalu ibunya datang 
memanggilnya, namun laki-laki itu enggan menjawabnya. Dia berkata: "Apakah aku penuhi 
panggilannya atau aku teruskan shalat?". Akhirnya ibunya itu mendekatinya seraya berkata: 
"Ya Allah, janganlah Engkau matikan dia kecuali setelah dia memperoleh ujian". Suatu hari 
Juraij sedang berada di biaranya lalu ada seorang wanita berkata,: "Aku akan goda si Juraij". 
Lalu wanita ini menawarkan dirinya tapi Juraij menolakmya. Kemudian wanita ini 
mendatangi seorang pengembala lalu wanita ini tinggal bersamanya hingga melahirkan 
seorang bayi. Lalu wanita itu berkata: "Ini anaknya Juraij". Maka orang-orang mendatangi 
Juraij dan menghancurkan biaranya dan memaksanya keluar lalu memaki-makinya. Juraij 
berwudhu' lalu shalat. Kemudian dia mendatangi bayi lalu bertanya: "Siapakah bapakmu 
wahai anak?". Bayi itu menjawab: "Seorang pengembala". Orang-orang berkata: "Kami akan 
bangun biaramu terbuat dari emas". Juraij berkata: "Tidak, dari tanah saja". 


Kitab: Asy-Syirkah (perserikatan usaha) 


Bab: Berserikat dalam makanan, An Nahd, barang dagangan dan bagaimana cara 
pembagian sesuatu yang ditakar atau ditimbang, 


A‏ و وم 
لله ع 


A AAA 2-6 A -é 2 * ر ور‎ 4 e 2 ر يم ماس م‎ 
ar PERS re NGA ea 
A 1 A A 1 aa 4 ا ںو كي ر ر کر وار‎ A DE AAA 
اجوم‎ SANGE علي‎ AJ EN ISA gak AN اله صل‎ ganas Basi 


AN te AA A اوه عو‎ - 0 5 12 4 A - .1 Pam A كن‎ 

sit £ “7 APF Ba Pa NG ۹ WANG? ور‎ Pa A a 2 PA 

SU‏ أنافييمَ فَحَرَ SES‏ إذا R US‏ الطر Abs In‏ أبوعبَيّدة باز وَادذلك 

A 2 2 z2 2 ا ا‎ GA رص رص م و‎ da PANG 7 2 
2 sll. 27 & 14 كل‎ SAS a 7% 2% کا“‎ 0 ARZ AS aR? 


4 34169 5277 rr D 


ALA E AK SIL raai A 2 2 ers oeiy a 
ALGAE تغنِي تمر ةفقاللقدو جدئافقدها جين فنِيَتٌ قال‎ a GENS 7S gas Y) يُصِيبْمَ‎ 


- 
A K2 9 ر‎ 
< 


IM 
2 LA o EA ia مام‎ pa -5 Ah A 39 1 لظن‎ Az 4 A NGING 22 
Sea بو‎ AES iE aa المَحَر فإذا حوت متلا بفا‎ 
A ور ريب‎ A Pa # f Z A 3 وو‎ 
TAS aoh AIG gaga 7 atu Pan Peran Tp 0 7 


2303. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Wahb bin Kaisan dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma bahwa dia berkata: 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengutus pasukan menuju pantai dengan menunjuk 
Abu 'Ubaidah sebagai pemimpin mereka yang berjumlah tiga ratus orang dan aku termasuk 
dalam pasukan itu. Maka kami keluar hingga ketika kami sampai di tengah perjalanan bekal 
kami habis. Maka Abu 'Ubaidah memerintahkan agar semua anggota pasukan 
mengumpulkan bekal yang masih tersisa dan akhirnya terkumpul kurma dalam kantong yang 
bisa menguatkan kami, setiap hari kami makan sedikit sedikit sampai kurma itu habis dan 
tidak tersisa kecuali masing-masing kami dapat satu butir satu butir. Aku (Wahbbin Kaisan) 
bertanya: "Apakah satu butir kurma mencukupi?". Dia (Jabir bin 'Abdullah) berkata: "Kami 
dapatkan penggantinya ketika sudah habis". Jabir berkata: "Kemudian kami sampai di laut, 
kami mendapatkan seekor ikan hiu sebesar bukit. Akhirnya pasukan memakan ikan hiu 
tersebut selama delapan belas malam lalu Abu 'Ubaidah memerintahkan untuk mengambil 
dua tulang rusuk ikan hiu tersebut lalu memerintahkan salah seorang dari pasukan berjalan 
di bawahnya maka orang itu dapat melaluinya dengan tanpa mengenainya (karena besarnya 
ikan hiu tersebut). 


AGA? MA p و )ر‎ PZ 0 27 222 Í TINA او‎ 200 A ود ردير‎ BAN 


حَقَتَ أو ABI‏ و GAN A YAA‏ صل ALAN‏ سَلَمَ ف حر | م قلقم i‏ 


Pd 
se G P بع و مو‎ 


ANG SNE La ad EN الب صل‎ ES كُمْبَعَرَ بلح‎ Au Pal 
DAL iala Jaka SA سَلَم ادف الاس‎ SAE A gen JA AA قاو‎ 


PA AI AIA asa LA عل العأ قار سُو ل‎ a 


Z Z Ld 


AN) PAM ENERE Ketupat ar AN AN SEA فَرَعُو‎ AN Ú 


ah 2 


2304. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami 
Hatim bin Isma'il dari YAzid bin Abu 'Ubaid dari Salamah radliallahu 'anhu berkata: 
"Perbekalan kaum menipis dan mereka kekurangan air dan makanan, lalu mereka 
mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta ijin untuk menyembelih unta mereka, 
Beliau pun mengijinkannya. Lalu 'Umar datang menemui mereka dan mereka mengabari hal 
itu padanya, lalu ia berkata; "Apakah kalian akan dapat hidup setelah unta kalian habis, ia 
pun menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, apakah 
mereka dapat bertahan hidup setelah mereka menyembelih unta mereka?". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Panggillah orang-orang agar mereka 
membawa sisa-sisa bekal mereka kemari". Maka dihamparkan lembaran kulit lalu bekal 
bekal mereka diletakkan diatasnya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri 
dan berdo'a serta memohon berkah untuknya, lalu Beliau perintahkan mereka membawa 
bejana mereka masing-masing. Maka orang-orang pun mengambil bagiannya hingga mereka 
mendapatkan semua, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku 
bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah 
Rasululloh". 


DE NG ÉN بو‎ An BAN AS داد لوست‎ 
KIS هتا‎ as AAS نڪر جر ور‎ ib pa سام‎ yA Ja Aaj se ٤ 
KANG as 


2305. Telah menceritakan kepada kami Muhammad boin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Al Awza'iy telah menceritakan kepada kami Abu An-Najasyiy berkata, aku mendengar 
Rafi' bin Khadij radliallahu "anhu berkata: "Kami shalat 'Ashar bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu kami menyembelih seekor hewan sembelihan lalu dibagi menjadi sepuluh 
bagian kemudian kami makan daging yang dimasak sebelum terbenam matahari". 


4 DL أ‎ 2 PA 6 G Pa A DI ر 3م‎ 
Je (pa N سَى قَالَ قَالَ‎ sg 127233 Pg 127223 DEKAN BUAS IA AA E Uya 


IPK AN ged ban teh Wb Ji AN a sang KANG dls sale 


A‏ ود و 2و 


BE SAP بال‎ se قَتَسَمُومُبَيتهُم ف‎ 


2306. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Asya'ariy jika mereka 
berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis maka mereka 
mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain lalu mereka membagi rata diantara 
mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian 
dari mereka". 


Penaga 


Bab: Hasil yang diperoleh dari harta yang dicampur, maka keduanya dapat 
berserikat dalam mengeluarkan zakatnya 


A A هي‎ 


ka AK WA PI IE FN An Air 


AGRA 4 


IE BEN GAN 255 ANGIN an JA SLS 8 ant 
ANUS KAN ARA babadi وما کانمن‎ 


2307. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Al Mutsannaa berkata, 
telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Tsumamah 
bin "Abdullah bin Anas bahwa Anas menceritakan kepadanya bahwa Abu Bakar radliallahu 
'anhu menetapkan kewajiban shadagah kepadanya sebagaimana Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah mewajibkannya. Dia berkata: "Dan dua orang yang telah bercampur 
(hewan ternak keduanya) hendaklah keduanya berdamai dengan menanggung beban yang 
sama". 


Bab: Pembagian kambing 


Aa ked‏ بالكو ASEAN‏ بو عَوَانَهَعَنْسَعِيدِبّنِمَسَرُو Neng‏ يَدَبْنِ رِفَاعَةَبْنِ 


و2 


AAA E E عليه‎ Ala AA ils 
يَاتِالْقَوَمِكَعَجِلُوَاوَدَبَحُوا‎ Magis Pat JELANG SI IN L 
Bi BEA KR دور‎ Lela jai Ra gh ARA 


San 


Fa Ba قحب‎ peng RE an Pa BSE 3 AGE PLS pa PPA بان فد‎ 
53 Megan NA non Ban ES AS doi 

A Pd x Z 36 Pan م م ع ار ىعد‎ 
4 IS na SIN AA mai ASK عَدَاوَلَيَسَتٌ مَعَنَامُرَى‎ KISI 3 


A 


VENEN) AAAA EA NG DK عن‎ setu Ala ا‎ 


2308. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Al Hakam Al Anshariy telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Awanah dari Sa'id bin Masrug dari 'Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij 
dari kakeknya berkata, "Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Dzul Hulaifah 
ketika sebagian orang terserang lapar lalu mereka mendapatkan (harta rampasan perang 
berupa) unta dan kambing. Saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di belakang 
bersama rombongan yang lain. Orang-orang yang lapar itu segera saja menyembelih lalu 
mendapatkan daging sebanyak satu kuali. Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
memerintahkan agar kuali tersebut ditumpahkan isinya. Kemudian Beliau membagi rata 
dimana bagian setiap sepuluh kambing sama dengan satu ekor unta. Namun ada seekor unta 
yang lari lalu mereka mencarinya hingga kelelahan. Sementara itu diantara mereka ada yang 
memiliki seekor kuda yang lincah lalu ia mencari unta tadi dan memburunya dengan panah 
hingga akhirnya Allah menakdirkannya dapat membunuh unta tersebut. Beliau bersabda: 


2 


Da 


< 


"Sesungguhnya bintang seperti ini hukumnya sama dengan binatang liar. Maka apa saja yang 
kabur dari kalian (lalu didapatkannya,) perlakuklanlah seperti ini". Kakekku berkata: "Kita 
berharap atau khawatir bertemu musuh esok hari sedangkan kita tidak punya pisau, apakah 
kita boleh menyembelih dengan kayu?". Beliau berkata: "Setiap yang ditumpahkan darahnya 
dengan disebut nama Allah maka makanlah kecuali gigi dan kukunya, dan aku akan 
sampaikan tentang itu. Adapun gigi dia termasuk tulang sedangkan kuku merupakan 
pisaunya orang-orang Habsasyah"'. 


Bab: Makan kurma dua biji-dua biji sekaligus di antara orang-orang yang iut 
berseriat, kecuali dengan seizin mereka 


ےا SANG‏ ورم 2 A‏ ع NE‏ عدا كه ١ LAS IS‏ يي -A‏ , و و ور ر A‏ 
ر ب 


ANI AWANG له 2م‎ Z ا‎ EIA TAN ر‎ A SN Z 


2309. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Jabalah bin Suhaim berkata, aku mendengar Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
seseorang memakan dua butir kurma sekaligus sebelum dia meminta izin sahabat- 
sahabatnya (yang sedang makan bersama) ". 


Arta‏ و و ت an EN‏ سوه NGGE‏ وور وکر 


م و Za‏ 8 


ALAAN Aan EA اد الل صل‎ ENY ABG as KELAS و‎ ga) 
f 4 Tata 
أحَاهُ‎ sa ANE 


2310. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Jabalah berkata, Ketika di Madinah saat kami tertimpa paceklik, Ibnu Az Zubair 
adalah orang yang memberi makan kami. Suatu saat Ibnu 'Umar lewat di hadapan kami, 
maka dia berkata: "Janganlah kalian makan dua butir secara sekaligus, karena Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang memakan dua butir kurma sekaligus kecuali bila 
seorang dari kalian meminta izin saudaranya terlebih dahulu". 


Bab: Menghitung nilai barang milik bersama secara adil 


رد 
h‏ 


0 - aia NC 9 ر ر و ع‎ 7 MAS و ورو 1 ميم‎ 2 PA 
Deen ABIS JIE Gah janan) ae UNS 
tre عام‎ LANG AL و٤‎ 2. 9 C E e bal Yun Iva ف‎ LAS Uus 

قال قال رسو an‏ اله عليه و BIMA PA ah LE‏ شر JENIS‏ تَصيبًاو WAS‏ 


$ A - Aoz FPA A - ر‎ Ê MP, عر رو لل رم‎ 
Dad SE Vania REA 33 NN JG GAE baka GELAS) فهو عَتِيقَوَ‎ JAN بقيمَة‎ aas AG 


ta 
- ma 


36 أ و الت کال Par Are‏ 

wo ۾‎ A a . 

( دِيثْ عن النْبيَ صل الله يكو‎ MA 
pi 


2311. Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 


membebaskan jatah kepemilikan, atau bagian kepemilikan dari budaknya" atau Beliau 
bersabda dengan redaksi 'hak kepemilikan', lantas ia mempunyai harta yang bisa 
membebaskan budak itu secara penuh sesuai harga yang rata-rata, maka budak itu menjadi 
merdeka". (Ayyub) berkata: "Aku tidak tahu apakah ucapan itu dari Nafi' atau termasuk 
hadits yang disabdakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ". 


5 2 ور و ور 52 ik‏ = ر و GG ۶ Phys‏ 2 

alase AS PEN ar 233 SAS‏ أخبرناسعيد PN‏ م 

AAN‏ 12م 2 235 و e 212 MN‏ < و 

یم فسأ ai a‏ م 0 

N Ž KE IA 2‏ كلم 

2312. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Abi 'Urwah dari Qatadah dari An- 
Nadhar bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membebaskan hak kepemilikan budaknya, 
maka dia masih berkewajiban membebaskan budak tersebut secara penuh. Bila dia tidak 
memiliki harta, maka budak itu ditaksir harganya secara normal, lantas budak diusahakan 
untuk dibebaskan secara penuh dengan tanpa membebani dia saja. 


Bab: Apakah dalam pembagian dan pemgambilan hak dapat dilakukan dengan 
undian? 


SEE MIRAS REAR A Nana H Na alang 
سَفِيَةٍ‎ BN AAN SI سَلَّمَكَالَمَكَلَالْقَايِمِعَلَ حُدُودٍ الهو لاقع فيا‎ SL JA 
A sêtya وَامِنَالمَادِمَدُواعَلَ‎ PELAN BIAN gga AERE UNG Aan Ooh 


2 


Pad‏ ا جر NANG |7 TENGE‏ خم وس PADD os‏ 77 & ر 
NA AN AA PEN PIA AA IA‏ 
ع4 ر - - م 2 

gana SEN AS‏ نْجَوَاوَنْجَوَ اجميعًا 


2313. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 
Zakariyya' berkata, aku mendengar 'Amir berkata, aku mendengar An-Nu'man bin Basyir 
radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang 
yang menegakkan hukum Allah dan orang yang diam terhadapnya seperti sekelompok orang 
yang berlayar dengan sebuah kapal lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di 
atas dan sebagian lagi di bagian bawah perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila 
mereka mencari air untuk minum mereka harus melewati orang-orang yang berada di bagian 
atas seraya berkata: "Seandainya boleh kami lubangi saja perahu ini untuk mendapatkan 
bagian kami sehingga kami tidak mengganggu orang yang berada di atas kami". Bila orang 
yang berada di atas membiarkan saja apa yang diinginkan orang-orang yang di bawah itu 
maka mereka akan binasa semuanya. Namun bila mereka mencegah dengan tangan mereka 
maka mereka akan selamat semuanya". 


Bab: Akad persekutuan anak yatim dan orang-orang yang mendapatkan warisan 


D z pa بر‎ ee a NG دال العام‎ SERA ARA 


WIT 


Fe PENTE PESEN عَايِسَدَرَضِيَ لد‎ Ka wi FA 
Ji لاله 5 ال‎ BEA تَهُمَأَلَعَايِسَدَرَضِيَ اد‎ 
NGANG KE Sea yan An 


Men a aa 


g 


KUN Ss Sean a LA AA | PN 0S 
سام بَعْدَ‎ SEA صل‎ NG AS ESA MEN) na naa ENY 


2 


EA GAS IK SIS A a Senang Fits YAI SO هذه ال‎ 
افي الْيَتَامَى‎ da BSI Aka) PN AS Sites i 
56 83) PGA B3 KE IE قائ کو ام اطا ب ڪم من الٽساء)‎ 
كر‎ JAN Mr pena Pe bg GAS 
عن‎ apa sj na إلا بالقشط‎ JUNI Sa اني مالاو‎ gai lal PS 2 


2314. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul "Aziz bin 'Abdullah Al 'Amiriy Al Uwaisiy telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab telah menceritakan 
kepadaku 'Urwah bahwa dia bertanya kepada "Aisyah radliallahu 'anha. Dan Al Laits berkata, 
telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab be telah menceritakan kapadaku 
'Urwah bin Az Zubair bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha tentang firman 
Allah yang artinya: ("Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil .... seterusnya hingga 
..empat-empat". (QS. An-Nisaa ayat 3), maka ia menjawab: "Wahai anak saudariku, yang 
dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang berada pada asuhan walinya, 
hartanya ada pada walinya, dan walinya ingin memiliki harta itu dan menikahinya namun ia 
tidak bisa berbuat adil dalam memberikan maharnya, yaitu memberi seperti ia memberikan 
untuk yang lainnya, maka mereka dilarang untuk menikahinya kecuali jika mereka bisa 
berbuat adil pada mereka, dan mereka memberikan mahar terbaik kepadanya, mereka 
diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang baik untuk mereka selain anak-anak yatim 
tu". 'Urwah berkata, lalu 'Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fatwa kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam setelah turunnya ayat ini: wayastaftuunaka finnisaa' 
(dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita) hingga firmanNya: 
watarghobuuna antankihuuhunna (dan kalian ingin menikahi mereka) dan yang disebutkan 
Allah pada firmanNya bahwa: yutla 'alaikum fil kitab (telah disebutkan untuk kalian di dalam 
Al Ouran) ayat pertama yang Allah berfirman didalamnya ada kalimat: wa in khiftum allaa 
tugsituu fil yataamaa fankihuu maa thaoba lakum minan nisaa' (jika kalian tidak bisa berbuat 
adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang baik untuk kalian), 'Aisyah 


berkata, dan firman Allah pada ayat yang lain: watarghobuuna an tankihuuhunna (dan kalian 
ingin untuk menikahi mereka) yaitu keinginan kalian untuk menikahi anak perempuan yatim 
yang kalian asuh ketika ia sedikit hartanya dan kurang menarik wajahya, maka mereka 
dilarang untuk menikahi mereka karena semata hartanya dan kecantikannya dari anak-anak 
perempuan yatim kecuali dengan adil disebabkan ketidak tertarikan mereka kepada 
perempuan yatim itu". 


Bab: Persekutuan dalam tanah dan selainnya 


Dg Aa A RN ta KERAS HE an Sisa Sa 3 SAN SS 
aa sah DAYS BERANI gal 4 سل‎ Jag IE a 


A 
wW 
شف‎ NG 


53 5 صرت الطرق 


2315. Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Abu 
Salamah dari Jabir bin “Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah menetapkan Asy-Syuf'ah pada setiap tanah yang belum dibagi. Apabila sudah 
terdapat batasan-batasan dan jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah lagi". 


AN 


Bab: Jika orang-orang yang berserikat membagi rumah atau yang selainnya, 


Weni أ سَكَمَدَعَنجَايرٍ‎ g iN é PLASA دالوا حر‎ SA 
يُقَسَمْ مَمْقَِدَاوَقَعَتٌ الْحْدُودُ‎ DJ GRAN, At yaa Par NIA SE رضي‎ 


4 Sa, NGE 


NGANAH 


2316. Telah menceritakan kepada saya Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Abu Salamah dari Jabir 
bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkan Asy- 
Syuf'ah pada setiap tanah yang belum dibagi. Apabila sudah terdapat batasan-batasan dan 
jalan yang terpisah maka tidak ada syuf'ah lagi". 


Bab: Berserikat dalam emas dan perak 


P KANG NGA D daa AAN 


TT يَدَابِيدِقَقَالَاشْهَرَيْتٌأَنَاوَشَرِيكٌ‎ YA JA NENA A 
دسي‎ 9 Kn يدا‎ JS 9 بااله‎ 4 


JA 


sien AAA ارقم‎ 232 Sa Selayang A; 


1-2 


TAN YANA AU TANG BISA da و‎ 


2317. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Abu 
'Ashim dari 'Utsman, yakni Ibnu Al Aswad berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman 


bin Abi Muslim berkata, aku bertanya kepada Al Minhal tentang tentang pertukaran uang 
secara langsung. Maka dia berkata: "Dahulu aku dan temanku membeli sesuatu secara 
langsung dan dengan tempo lalu datang kepada kami Al Bara' bin 'Azib lalu kami tanyakan 
kepadanya tentang masalah itu maka dia berkata: "Dulu aku dan temanku Zaid bin Argam 
pernah menanyakan hal itu kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam maka Beliau bersabda: 
"Jika transaksi langsung diatas tangan (pembayaran secara cash, kontan) ambillah, namun 
bila tunda (tempo) maka tinggalkanlah". 


Bab: Perserikatan orang dzimmi dengan musyrik dalam akad muzara'ah 


To LA 4 2اء و و‎ se a 1 ca - 5 , PZA 
اللَهُعَنْهُقَالَ أغطى‎ ANE E EE en Ine SIA ga ya NS 
? pd 


gp PA CAT DEEA 3 ار رور‎ NA و و‎ Att PI Rea 2124% و ر‎ A ر‎ 

رَس ول الله صل اله عليه و AS ka‏ اليو دان يَعّمَلو هاو 554 ge‏ هاو لم شَطرْمَايَخْرُ خم 

2318. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu "anhu berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi agar 


dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dan mereka mendapat bagian dari separuh 
hasilnya. 


Bab: Pembagian kambing dan berlaku adil 


PA PA Z F و‎ 5 
l 2A 232? A A 2 و‎ G “G5 AIA 
- Z Dege 9 > 2 4 4 2 ور “و ووم ع كوت 2 7 و‎ LN 
ang عَنّْ عقبة بّنعامر‎ 5 SS يدبن | ىحبيب‎ pêri 2 قتيبه بن سعيد حدت:‎ Ab 
2) 2 ng A 4 لبس‎ PE A PEP ب‎ 
- Z vd r “ Z r ر‎ 2 7 Z 


E AE يَقَسِمَهَاءَ ل صَحَابَتِوِضَحَايَقَبَقَي‎ UEA SN و‎ a LAN صل‎ ANG gen NAS 

Eiin gói gla ga e IN gan a 38 
2319. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari YAzid bin Abi Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kepadanya seekor kambing yang 
Beliau bagikan untuk para sahabat Beliau sebagai hewan qurban dan tersisa anak kambing 
yang sudah bisa berdiri sendiri. Kemudian diceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam maka Beliau bersabda: "Ambillah buatmu". 


Bab: Berserikat dalam makanan dan selainnya 


Ld 2 


م 22و رو وا ANS‏ و 4 mi LAI‏ م24 9 2م 2 rg‏ 
GA DA SAS‏ ج قال ا خب ر ني عبد اله بن و هب قال أخبري سَعِيد عن ز هر KAA‏ عَنَ جَدِهِ 


2 
rE Ni 


1 ره‎ + 7 2 14 2 7 1 P1 0 0 A WAWI MAMA c A و‎ 2 
deni Saad ap ذَهَبَتٌ‎ Saka JAN po GI BISA laan 
5 2 عرو‎ <S A ANGGA E AAK Jen را‎ 6 
ir SANG an Aso ل اله بايغەفقا ل هو‎ gen E ja 0 PUN en 
Pura 2 2 


IM 
PAK وعد أي اراد‎ A PA A 7 7 خم 7 وى و او‎ pa 222 چو‎ A 
الطَعَامفيَلْقَاهابْنْعَمَرَ‎ Aa ام إلى الوق‎ Saga انه انير‎ AS 


2 
Wid 


SAE a yA صل‎ NS AA ABS 5 واب لري‎ 
Jpg iá STA MAA IK AS 


2320. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh bin Al Faraj berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Abdullah bin Wahb berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id dari Zuhrah bin 
Ma'bad dari kakeknya, 'Abdullah bin Hisyam dimana dia semasa hidupnya pernah bersama 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Suatu hari ibunya Zainab binti Humaid menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, bai'atlah dia?". Maka Beliau 
berkata: "Dia masih kecil". Lalu Beliau mengusap kepalanya serta mendo'akannya. Dan dari 
Zuhrah bin Ma'bad bahwa dia pernah pergi bersama kakeknya 'Abdullah bin Hisyam ke pasar 
untuk membeli makanan lalu di sana dia bertemu dengan Ibnu 'Umar dan Ibnu Az Zubair 
radliallahu 'anhuma, lalu keduanya berkata kepadanya: "Sertakanlah kami karena Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah mendo'akan keberkahan untukmu. Maka akhirnya dia 
menyertakan mereka. Apabila dia menempuh perjalanan dia diminta untuk singgah di 
tempat tinggal. 


Bab: Berserikat dalam kepemilikan budak dan selainnya 


2. 30 ور‎ a 2 7 23 2 
AA ea beta e (apa Pera حدث:‎ 
2 RRE Pan 


NA Gad Masa 359 Jana شر کاله‎ 


4 


P A i 2 ANG 


2321. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membebaskan hak kepemilikan seorang 
budak, maka ia berkewajiban untuk membebaskan seluruhnya. Seandainya dia memiliki 
harta sebanyak harga budaknya, maka budaknya ditaksir dengan harga normal dan teman 
yang memiliki hak berserikat itu diberikan hak bagiannya dan budak dibebaskan". 


Daan ل‎ AKA 58 Ia PSA Ja ARA 


2 


Ak MAS GA et Lis ANG ka aé BALA 0 KEM Sa 
AE a TAN 23 AN ju 


2322. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin HAzim dari Qatadah dari An-Nadhar bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membebaskan 
bagiannya dari budak yang dimiliki secara berserikat, maka wajib baginya untuk 
membebaskan seluruhnya seandainya dia memiliki harta sebanyak harga budaknya, dan jika 
tidak, maka si budak wajib tetap berusaha untuk membebaskan sisa status kebudakannya 
dengan tidak menyusahkan orang yang telah memerdekkan sebagiannya." 


Bab: Berserikat dalam hadyu dan hewan kurban 


o r 


ES pié Abe ANE SR SA LAN S 
ea AM : a PVE ETRA 
2 SSB 331 NDAK AKA NAJA HEE PASI مُه ڙن‎ NG 


2 


r 


Pp 


IA un Dan 255 Sd فيرو‎ PISA: ANAK 


c 
er ر‎ 


BATAS PAMA PASI سم فام‎ gl Te 


SEN AN SG na PA pa Elis Ar alah B3 5 


wi 


< 2 


RRAN Cr UNI SU IA SUIE ain بن‎ NG امسر‎ 


أي طَالِبٍ GA Aa JANG AA KUA‏ كيهو سَلَم وال و ال ڪر 
As NG‏ اله صل MASSA ISSN AG Aa LEAN‏ 


SMS PK 


2323. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami 'Abdul Malik bin Juraij dari 'Atha' dari 
Jabir dan Thowus serta Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, keduanya berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan para shahabat Beliau berangkat pada waktu pagi tanggal empat belas 
Dzul Hijjah untuk melaksanakan hajji dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi mereka. 
Ketika kami telah sampai, Beliau memerintahkan kami untuk menjadikannya sebagai niat 
'umrah lalu kami boleh mencampuri isteri-isteri kami. Kemudian sabda Beliau tersebut 
tersebar. 'Atha' berkata; Maka Jabir berkata: "Lalu ada seorang diantara kami yang pergi 
menuju Mina kemudian dia menceritakan bahwa dia mengeluarkan air mani". Jabir berkata, 
agar orang itu merahasiakan kejadiannya. Namun kemudian peristiwa itu sampai juga 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau berdiri menyampaikan khatbah kepada 
kami, sabda Beliau: "Telah sampai kepadaku berita bahwa ada sebagian orang yang berkata, 
begini begini. Demi Allah, akulah orang yang paling baik dan paling tagwa kepada Allah 
diantara mereka. Seandainya aku bisa mengulang kembali urusanku yang telah kulakukan 
niscaya aku tidak membawa sembelihan, dan seandainya aku tidak membawa hewan 
sembelihan (Al hadyu) tentu aku akan bertahallul". Maka Suragah bin Malik bin Ju'tsum 
berkata: "Wahai Rasulullah, ketentuan itu berlaku khusus untuk kami saja atau untuk 
selamanya?" Beliau bersabda: "Tidak, tapi untuk selamanya". Jabir berkata: "Kemudian 
datang 'Ali bin Abu Tholib". Lalu seorang dari keduanya berkata, 'Ali berkata: "Labbaik, aku 
berniat hajji sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertalbiyah (berniat hajji). 
Dan dia berkata: Berkata, yang lain: "Labbaik, aku berniat hajji seperti hajjinya Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk 
mengenakan ihramnya dan mengambil bagian pada hewan sembelihannya. 


Bab: Menyamakan sepuluh kambing dengan satu unta dalam pembagian 


ري و ذا EA ai 2 BAR GOA NASA‏ دجي 
اکن کال Pi) (CE Sa Aa KANA BA akal eka sale a GS‏ م 


و 


WA AS 5 aa KÊN‏ هص KIE‏ کک 3 ھک 


AA AI Pn Be EN 3 55X بجژور دب‎ 
ana See Ur sae da gan 


Z ور ر‎ Pa 


PN اماي د‎ kes SN LS SU esa 


pa Ld 


Wagé tika Ata, A a) فكلو‎ aki daan SKA GADAH AE 


WA 


AG KAIN a 


2324. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Waki' 
dari Sufyan dari bapaknya dari 'Abayah bin Rifa'ah dari kakeknya, Rafi' bin Khadij radliallahu 
'anhu berkata: "Kami bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam tiba di Dzul Hulaifah dari 
Tihamah lalu kami mendapatkan kambing dan unta (sebagai harta rampasan perang). Tiba- 
tiba rombongan menyembelih hewan-hewan tersebut hingga memenuhi kuali besar. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dan memerintahkan agar kuali 
tersebut ditumpahkan isinya. Kemudian Beliau membagi rata yang bagian setiap sepuluh 
kambing sama dengan satu ekor unta. Namun ada seekor unta yang lari sementara dalam 
rambongan itu tidak ada kuda kecuali seekor yang sangat lincah, lalu dengan kuda itu ada 
seorang yang mengejar sapi yang kabur tersebut hingga dapat membunuhnyadengan 
tombaknya. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya binatang 
seperti ini hukumnya sama dengan binatang liar. Maka siapa yang dapat membunuhnya 
maka perlakuklanlah seperti ini". Dia berkata: Kakekku berkata: "Kami berharap atau 
khawatir bertemu musuh esok hari sedangkan kita tidak punya pisau, apakah kita boleh 
menyembelih dengan kayu?". Beliau berkata: "Ya, atau bawalah kepadaku, sesungguhnya 
setiap yang ditumpahkan darahnya dengan disebut nama Allah maka makanlah kecuali gigi 
dan kukunya, dan aku akan sampaikan tentang itu. Adapun gigi dia termasuk tulang 
sedangkan kuku merupakan pisaunya orang-orang Habasyah”. 


Kitab: Gadai 


Bab: Dadai saat tidak dalam perjalanan 


TEMAN EL gs GAN KLS ا‎ AI sA اه‎ 
saa ANG وم‎ asa Naa Sana nia Pa 
ARA AN ohasa عله‎ 4 AN Inah AAS AS 2 سوم ا‎ 


2325. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu berkata; 
Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menggadaikan baju besi Beliau untuk 
mendapatkan gandum dan aku pernah di sore hari menenmui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan membawa rati terbuat gandum dengan sayur yang telah basi dan aku 
pernah mendengar Beliau bersabda: "Keluarga Muhammad tidak pernah menemui pagi 
dengan menyisakan makanan kecuali satu sha' begitu juga pada sore hari". Padahal mereka 
ada sembilan rumah. 


Bab: Menggadaikan baju perang 


=” 


Ss Te قال دا گر اعد ِبر‎ EVA PARE SAS AA SIS 


SHS LEAN SAN geo AA êh JAN A IBAN 
ِلَأَجَلِوَرَهَتَُوِرَعَهُ‎ up 5 مر‎ 


2326. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan 
Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim 
berkata: telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari "Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan 
pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan 
(menjaminkan) baju besi Beliau." 


Bab: Menggadaikan senjata 


5َ A 


IEI KAA ani na KEK A AA KG YU BE 5 


KHAN Í h SÉ قَإِتَهُكَد آقَى‎ A i ل مب‎ agla ga KE AA 


AN” A Pad pg 


PER Sea pa 


2 A Z LA 


TARS PEN SAN SAN NGAH وَهَنْكَنْسَاءَنًا‎ SÉ NG 


d 


Ri Als < و 2 21ا‎ er 9 رم ر‎ dat PA مور بعر‎ 
3 AA DA duet» كناد‎ Sea Arau 


. 


AI Na AA 


اللا a sale LS GAN TAS Aa E BG‏ اموه 


2327. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, 'Amru aku mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang bersedia untuk (membunuh) 
Ka'ab bin Al Asyraf karena dia telah menghina Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi 
wasallam?. Lalu Muhammad Bin Maslamah berkata: "Aku bersedia". Kemudian Muhammad 
bin Maslamah menemui Ka'ab bin Al Asyraf, lalu berkata: "Kami ingin engkau agar 
meminjamiku satu atau dua wasaq kurma". Dia (Ka'ab) menjawab: "Gadaikan dulu isteri- 
isteri kalian". Para sahabat Maslamah menjawab: "Bagaimana mungkin kami menggadaikan 
isteri-isteri kami sedangkan engkau orang arab yang paling tampan?". Dia berkata: "Kalau 
begitu gadaikan anak-anak kalian." Mereka berkata: "Bagaimana kami menggadaikan anak- 
anak kami, padahal nantinya mereka mendapat cemoohan: "Duh, anaknya digadaikan 
hanyalah untuk sekedar menadapat satu atau dua wasaq, itu adalah celaan bagi kami, 
namun kami akan menggadaikan kamu dengan lakmah". Sufyan berkata: "Maksud lakmah 
adalah pedang". Maka Maslamah berjanji kepadanya untuk menemuinya, lalu mereka 
membunuhnya kemudian mereka temui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu mereka 
kabarkan kejadiannya. 


Bab: Menggadaikan kendaraan tunggangan dan hewan perah 


A2 AA 


Pagar hog NÁ ha EL NG PAS نعي‎ PA ia 


PR NG ASEAN‏ کب gin panik‏ لبن ال NG)‏ كَانَمَوَهُونًا 


2328. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 
Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu 
juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan". 


LEAN يُرََرَضِيَ‎ Se گر یا‎ NGANAN MA JA Pa Sis 


wa” Ga PR NA sae E Ma 388 


قالقال rara‏ 
GANG NG KL‏ اس م . 57 Aa‏ 
PA‏ ا ُو د 9 رب ال 


2329. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh 
dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum 
bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orangyang mengendarai dan 
meminum susunya wajib membayar". 


Bab: Gadai bagi orang-orang yahudi dan selainnya 


2 و‎ ram | Pa A Pa 

BUMN “س.ل‎ (2> 2C N7 دادر رك‎ < a 2 N22 و‎ MO ok 

BN on ai ار عن معزي عر‎ aa 
سدم مو دي طعَامًا و رهه درَعَه‎ EN صل‎ AN pee AEE 


2330. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan 
menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau" 


Bab: Jika orang yang menggadaikan, penerima gadai dan selainnya berselisih maka 
bukti harus diberikan oleh pihak penuduh 


PAK RE Sit‏ ناتنا ی NE WE‏ عباس کب ر 
ZA NGA‏ ا xie SAN ES Aha yana‏ 


2331. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Nafi' bin 'Umar dari Ibnu Abi Mulaikah berkata; "Aku menulis surat kepada Ibnu 'Abbas lalu 
dia membalasnya dengan menjelaskan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah 
menetapkan bahwa sumpah wajib bagi siapa yang tertuduh". 


BALA na: Ga Kaji ريد‎ PAS ميد‎ P Pa Ya PAK ANNA 7 


( دِينَّدَلِكَ‎ AN ا‎ jab aké رسکی اما وهو فيهاقا جر لقي الهو هو‎ jala 


E o شعت بق‎ NGA ASN BS SUS € mi Jang 2 Sesal 


BEI IA BIBIR BSK ب‎ (es ما‎ PAYU) 


AMS) سُو‎ NGGAE A sA eLa E 


2 
2 


Góis عَلَيْهِوَسَلَممَنحَلَفَعَلَ‎ siet Ma EAEE EASE 
M EE aÉ Si مالا وهو فيه اقا‎ 

ai AT ١ A AA, PA Pe «2 
SL ea (lg) 


2332. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il berkata, 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: "Siapa yang 
bersumpah yang dengan sumpahnya itu dia bermaksud mengambil harta orang maka dia 
seorang durhaka yang akan berjumpa dengan Allah dimana Allah murka kepadanya". Maka 
Allah menurunkan ayatnya sebagai pembenaran OS Alu 'Imran ayat 77 yang artinya 
("Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah 
mereka dengan harga yang sedikit...lalu dia membaca hingga ayat berbunyi ...siksa yang 


AÉ مدقل‎ 
Pad r 


pedih"). Kemudian bahwa Al Asyats bin Oais keluar bersama kami lalu berkata: "Apa yang 
dibicarakan dengan kalian oleh Abu 'Abdurrahman?". Dia berkata: "Maka kami ceritakan 
kepadanya". Maka dia berkata: "Dia benar. Sungguh demi Allah, ayat itu turun berkenaan 
antara aku dengan sesoerang yang sedang berselisih tentang sumur lalu kami 
mengadukannya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: "Kamu hadirkan dua saksi atau bersumpah?". Aku katakan: "Biarlah 
dia bersumpah dan aku tidak peduli". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang bersumpah yang dengan sumpahnya itu dia bermaksud mengambil harta 
orang maka dia telah berbuat kedurhakaan dan akan berjumpa dengan Allah dimana Allah 
murka kepadanya". Maka turunlah firman Allah sebagai pembenaran atas kejadian itu 
kemudian bacalah ayat ini: ("Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) 
Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit... hingga ayat...siksa yang 
pedih"). 


Kitab: Membebaskan budak 
Bab: Memerdekakan budak dan keutamaannya 


KELANG تددن‎ 2. 


GAN IG مُحَمَدِكَالَ حَدَتنِي و اقد ن‎ PSS ونس‎ 4“ ERATA 


عو 5 


Paya ال‎ Jo ANE? 0 EEN Ge ADA خسن قال قال ليا ب‎ Pela 
ل مر جاده‎ Ex Ka pat CREAN 


KEKE gad و‎ HN Au تبه إل عي بن ور‎ 4 “lg 


TR 


2333. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
'Ashim bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepadaku Wagid bin Muhammad 
berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Marjanah, sahabat 'Ali bin Husain berkata; 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, kepadaku bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa saja orang yang membebaskan seorang muslim maka Allah akan 
menyelamatkan anggota tubuhnya dari api neraka dari setiap anggota tubuh yang 
dimerdekakannya". Sa'id bin Marjanah berkata; Lalu aku pergi dengan membawa hadits ini 
menemui 'Ali bin Husain radliallahu 'anhuma, maka dia segera menemui budak miliknya 
yang dulu dia beli dari 'Abdullah bin Ja'far seharga sepuluh ribu dirham atau seribu dinar lalu 
dia membebaskan budak itu. 


Bab: Budak yang bagaimanakah yang paling utama? 


2 mara -i AWU > ٤ AIA Cast 7 £ 
قات‎ MAA EK BAN قال إِيمَانُ‎ Isi 201 AAA Pa) 8 
> wa a LAI eg : 4 ل‎ WA wi 5 pa 
2 2. = E5 PALA A A 


= 
SR 


WG Ng NAN Gan IG JA 3 BELU Ke YA CA فصل قال‎ 
D Sea i KAA AN SIS وم‎ 6 


2334. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Hisyam bin 'Urwah dari 
bapaknya dari Abu Murawih dari Abu Dzar radliallahu "anhu berkata: Aku bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama?". Beliau menjawab: "Iman 
kepada Allah dan jihad di jalan-Nya". Kemudian aku bertanya lagi: "Pembebasan budak 
manakah yang paling utama?". Beliau menjawab: "Yang paling tinggi harganya dan yang 
paling berharga hati tuannya". Aku katakan: "Bagaimana kalau aku tidak dapat 
mengerjakannya?". Beliau berkata: "Kamu membantu orang yang telantar atau orang bodoh 
yang tak mempunyai ketrampilan ". Aku katakan lagi:: "Bagaimana kalau aku tidak dapat 
mengerjakannya?". Beliau berkata: "Kamu hindari manusia dari keburukan karena yang 
demikian berarti shadagah yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri". 


Bab: Dianjurkan untuk memerdekakan budak saat gerhana 


[A 


MN بُنِعْروََعَنْقَاطِمَةَبِنْتِالْمْنْذِ‎ AN EA É AAA س‎ 3 PASA 
KB mk BN 25 ga ala pad EN Je لَب‎ da 0 


2335. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami 
Za'idah bin Qudamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Fathimah binti Al Mundzir dari Asma' binti 
Abu Bakar radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk 
membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari". Hadits ini dikuatkan pula oleh 'Ali 
dari Ad-Darawardiy dari Hisyam. 


2 LA 


KD AA A DA SA KA a 
BE Sai مد‎ PES IKEA رضي الله‎ 


2336. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar telah menceritakan 
kepada kami 'Atstsam telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Fathimah binti Al 
Mundzir dari Asma' binti Abu Bakar radliallahu 'anhuma berkata: "Kami diperintahkan untuk 
membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari". 


Bab: Memerdekakan budak yang dimiliki oleh dua orang 


PN aan PELAN و سال عابي رضي‎ kene SARA Á 2 HE KS 
SPARE سر‎ ga BELA 122 NAK ad sale 


2337. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari Salim dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang membebaskan seorang budak yang dimiliki dua orang 
secara berserikat, maka apabila ada kelapangan hendaklah budak itu ditaksir harganya 
secara adil lantas dibebankan kepadanya, lantas di budak dibebaskan". 


5 م وو PEE‏ 


حدما عبد الله HAN‏ یو سف اخبر MLS‏ عن افع EA ES‏ رضي SEÁN‏ رَسُولَاللَهِ 
ANG‏ کک عك شر AE AE‏ مال Kebal BAN SA‏ 
span NG i ba JAS‏ عَحَيَ KAWA LEE NIA‏ 


2338. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membebaskan hak kepemilikan budak yang 
dimiliki secara berserikat, dan ia mempunyai harta yang bisa mencapai total harga budak, 
hendaklah harga budak ditaksir secara adil dan dibebankan kepadanya, lantas ia 


membebaskan hak kepemilikan yang masih dimiliki serikatnya, dan ia bebaskan budak 
secara keseluruhan. Jika ia tidak mempunyai harta ini, berarti ia telah membebaskan hak 
kepemilikannyya." 


A 


SAR 5 gan HE BEE AN سَامََعَنْ‎ Lai NAWA ik داع‎ 


AZ LA 


SE JUN AG Kis ADHA GEK (aka sa KE ول الكل‎ 
WE KAN AN em Kan SAS Gk Ga ENG JA kagak êh Wan 6 


GAN 


2339. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Umamah dari 'Ubaidullah 
dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang membebaskan hak kepemilikan budak yang dimiliki secara berserikat, 
maka wajib baginya membebaskan semuanya jika dia memiliki uang sebanyak jumlah harga 
budaknya. Jika dia tidak memiliki harta, maka budak ditaksir secara adil, sehingga yang telah 
dibebaskannya telah bebas ". Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah 
menceritakan kepada kami Bisyir dari 'Ubaidullah: yang ia meringkasnya. 


gN | ENE رضي‎ EA ريد ع نايو ب عن افع‎ ASN بُو‎ “Sin 


4 


KEMA As SEA er ANANG a pura 


2340. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membebaskan hak kepemlikian budak 
yang dimilki secara berserikat atau dengan redaksi 'Membebaskan bagiannya dalam budak 
yang dimilki secara berserikat, sedang dia memiliki harta sebanyak jumlah harga total 
budaknya secara adil, maka budak itu menjadi bebas". Nafi' berkata: "Bila dia tidak memiliki 
harta, maka berarti ia telah membebaskan hak kepemilikan budaknya". Ayyub berkata: "Aku 
tidak tahu apakah ini kalimat yang diucapkan oleh Nafi' atau termasuk bagian dari hadits 
yang disabdakan Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


00 و 


Seng P CAN EA A ن‎ IR SANA معدم‎ KOSAN 


Na حذھ د‎ Ga كاتني فيد‎ PL KA فأ‎ Aga 


daJ Jisui 1 SARA ya GE أَعْكوَ‎ cina EL Gen AN ara 33 


s 
P 


g% 


PA Jaa FAN AE KAN Jan ISA PA A‏ يَهوَسَلَمَوَرَوَاهُ 


ee E LEN Eta جو يري‎ sS 


4 7 


| AA PNY الل و و‎ aa اک و‎ Be 


2341. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Miqdam telah menceritakan kepada kami 
Al Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah telah 
menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia berfatwa 
tentang budak (laki-laki maupun wanita) yang dimiliki secara berserikat, lantas salah seorang 
dari mereka membebaskan hak kepemilikannya. Kata Ibn Umar, maka dia berkewajiban 
membebaskan budak itu secara total jika dia memiliki uang yang dapat membebaskannya, 
Jika yang membebaskan tersebut mempunyai harta, maka hartanya ditaksir secara adil 
lantas dibayarkan kepada sekutu yang memiliki hak kepemilkan budaknya, lantas sang budak 
dibebaskan". Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma memberitahukan yang demikian berdasarkan 
yang didapatnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Al Laits, Ibnu Abi Dza'bi, Ibnu 
Ishag, Juwairiyah, Yahya bin Sa'id dan Isma'il boin Umayyah meriwayatkan dari Nafi' dari 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam secara ringkas. 


Bab: Memerdekakan satu bagian pada diri seorang budak, sedang ia tidak memiliki 
harta 


SAN PELAN ير ب حازم‎ PSN یی د‎ NA ناير جاو‎ NA Sis 


0 LA 2 LG nana A To 2 7 2 2 7 PA و 4 و‎ 
adas Í o ا‎ a 
a. A abani PS SISA Iya Wali GAS 

56 ا‎ 21 LA Ae LA 
KAA Pane A A jian a 


AMA رع كم 2م يي‎ Jan ا كر‎ 2 PEN NA AN 21012 e اكد‎ K 
Sera BN) NANG فَحَلَاصُُعَلَيَِفِمَالِهِِنَ‎ ag تَصِيبًا او‎ 


2 


00001 An sg AH PAN Gi ALAA ia 


2342. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abi Raja' telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Abu Adam telah menceritakan kepada kami Jarir bin HAzim aku mendengar 
Oatadah berkata, telah menceritakan kepadaku An-Nadhar bin Anas bin Malik dari Basyir bin 
Nahik dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang membebaskan hak kepemilikan budak". Telah menceritakan kepada 
kami Musaddad telah menceritakan kepada kami YAzid bin Zurai' telah menceritakan kepada 
kami Sa'id dari Oatadah dari An-Nadhar bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Siapa yang membebaskan 
bagian atau hak kepemilikan budak yang dimilki secara berserikat, maka pembebasan total 
budak itu menjadi kewajibannya jika ia mempunyai harta. Jikalah tidak, maka harga budak 
tersebut ditaksir secara adil, lantas budak diusahakan untuk dibebaskan dengan tanpa 
membebani orang yang telah membebaskan hak kepemilikannya. Hadis ini diperkuat oleh 
Hajjaj bin Hajjaj dan Abban dan Musa bin Khalaf dari Qatadah yang diringkas oleh Syu'bah. 


Bab: Salah dan lupa dalam pembebasan budak 


A و‎ 2 AA ga, 5 ر و‎ 
واي ي‎ ni GAN GN NI NS 
A وم + 41 ر ر‎ 0 CU ANG ل مرج‎ 

HE EA AI SE ISA Aa A 


أو د 25 


2343. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Qatadah dari Zurarah bin Awfaa dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
memberi kelonggaran kepadaku tentang ummatku, mereka tidak dianggap melakukan dosa 
dari apa yang dibisikkan dalam dadanya (hatinya) selama tidak dikerjakan atau 
diucapkannya". 


و 


“r iile اترام التي‎ Nasa ipb عِي د‎ aa يشي‎ AA يميا‎ Sen 1 
asa 2 EA Jean Sa A َال مع‎ SA 


r 


ANTEN‏ مائو ىقن SEA‏ ا 


AI AAS AE SAN en AS gan گا‎ 


2344. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim At-Taymiy dari 
'Algamah bin Wagash Al Laitsiy berkata; aku mendengar dari 'Umar bin Al Khaththab 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya amal dihitung 
karena niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka siapa yang 
berhijrah kepada Allah dan RasulNya maka hijrahnya itu kepada Allah dan RasulNya dan 
siapa yang hijrah untuk dunia yang ingin didapatkannya atau kepada wanita yang ingin 
dikawininya maka hijrahnya sekedar mendapat tujuan hijrahnya." 


وو 


52345053 AS 


Bab: Jika seseorang berkata kepada budaknya 'Dia milik Allah', dan ia berniat untuk 
memerdekakannya 


BA 


ACEA GA‏ ب عبد ال ea Pi KE‏ أ هْرَيَرََرَضِي الله 


7 


MEA in era‏ غ واا ا و 


KN AN SAKA SAN EL AAA SAGA 
وي‎ sA PM O 

AN AAU: ANANE Pap a IU A EA ii 

2A 2 


2345. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Mumair dari 
Muhammad bin Bisyir dari Isma'il dari Qais dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwasanya 
ketika dia datang untuk memeluk Islam, dia datang bersama budak kecilnya (gulam), antara 
Abu Hurairah dan budak kecilnya tersebut, sama-sama terpisah dalam perjalanan karena 
suatu hal. Kemudian hari gulamnya datang ketika Abu Hurairah sedang duduk bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu 
Hurairah, ini gulammu datang menemuimu". Maka dia berkata: "Aku bersaksi kepada anda 
bahwa dia sekarang bebas". Dia Oais) berkata: Ini terjadi ketika dia bersya'ir: Wahai malam 
dengan kelamaan dan kepayahannya # Dan menyelamatkan dari negeri kekufuran. 


A -‏ 
159 رو 0)2 و ور م KANGGE‏ 0 ر ر 1 AA‏ و ka z‏ 7 در ملي Arrat‏ 
USS‏ عبَيد AN‏ بن سعيد حَدَتْمَا gol‏ أسَامَهُ حَدثتا إسماعيا ,عن فیس KE As‏ 


5 حت 
قال کا دمتعا الت صا We Ae‏ ين باکت مط فاو احا ام 


P 


NG 


A 


- 
Adit. - 


di JAA AN ESA SE يق‎ PARA Sa تقالو‎ J3 3s 
KISS الَهعَكَيَه و سَلَم يا باهر‎ pe NG gan TAN bê e BIS 
PB 2 - رسو‎ mra 8 s - 


mn TA og > وات را د اوه‎ a روو‎ 
Bening Paan فلت هو خر لو جو انه اتفه قال ابو‎ 
2346. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Qais dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: "Ketika datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam aku 
bersyair di sepanjang perjalanan: Wahai malam dengan kelamaan dan kepayahannya. Dan 
menyelamatkan dari negeri kekufuran. Dia berkata: "Gulamku lalu melarikan diri dariku di 
jalan". Dia berkata: "Ketika aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku berbai'at 
Beliau. Ketika aku masih bersama Beliau tiba-tiba datang gulamku kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai Abu Hurairah, ini gulammu datang 
menemuimu". Aku katakan: "Dia sekarang bebas demi mencari ridha Allah". Maka dia aku 
bebaskan". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy: Abu Kuraib tidak mengatakan dari Abu 
Usamah ada kalimat bebas". 


A LA Ian 


Dn AT Eat a | ol 4 و 23 ره‎ Pap GILAA a 200 
GEAR قال لما أقبّل أبو‎ Sea بر‎ US حَدثْمَاشهاب بن عب‎ 
< 0 Pr 


gaie e w La Ka 7 p ANGE ag. ARREN AT L A ra ور رر‎ 739 
Aa همَاصَاحِبَةببَذَاوَقَالَأَمَاإِنْ أشهد‎ Jaa MAN Lha pa JAE AA YLSA 
pa si A 78 


2347. Telah menceritakan kepada kami Syihab bin 'Abbad telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim Humaid dari Isma'il dari Qais berkata: Ketika Abu Hurairah radliallahu 'anhu datang 
bersama budak kecilnya (gulam) untuk memeluk Islam satu sama lain diantara keduanya 
terpisah dari lainnya. Kemudian setelah itu dia berkata: "Aku bersaksi kepada anda bahwa 
dia sekarang untuk Allah (bebas) ". 


Bab: Ummul Walad 


d 


2G “ر‎ > -4% 2 Asu » > 577. erat -AÅ Tk Z: 
WELAN أَنَعَايِشَهَرَضِيَ‎ 5 N عرو‎ SAE N Laa E SA 


ea bela sn‏ ل بنَوَلِيدَوِرَمْعَةَكَالَعْتَبَة 
Jan JB Gana Ads a NA; TE l‏ 
MSI AAA an KETAM ANE ang‏ بَنْأَحيعَهدَإِلَ 


AAN wa MEA A E NEK‏ ا 


A 


PAHA SE SN Iia ANAK ae سو‎ 


و 


Gala ar سَلّم احتجبي‎ AE Je AN دعل فراش أبيه قال رسو ل‎ WAS JA مَعَدَّمِنَ‎ TA Ak 


Less AES RE a Ab te سو‎ 


2348. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Bahwa 'Utbah bin Abu Wagash berjanji kepada 
saudaranya, Sa'ad bin Abi Wagash agar mengambil anak dari hamba sahaya Zam'ah 
untuknya. Maka 'Utbah berkata: "Dia itu anakku". Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam datang saat tahun penaklukan Makkah, Sa'ad mengambil anak dari hamba sahaya 
Zam'ah lalu membawanya ke hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 'Abdu bin 
Zam'ah turut bersamanya. Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, dia ini anak saudaraku yang 
telah bersumpah kepadaku bahwa anak ini adalah anaknya. Kemudian 'Abdu bin Zam'ah 
berkata: Wahai Rasulullah, dia adalah saudaraku, anak dari hambasahaya milik Zam'ah yang 
dilahirkan di atas tempat tidurnya". Lantas Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
memperhatikan anak hamba sahaya Zam'ah yang ternyata dia manusia yang paling mirip 
dengannya. Selanjutnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Dia ini milikmu 
wahai 'Abdu bin Zam'ah karena dia dilahirkan diatas tempat tidur bapaknya". Kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berhijablah engkau daripadanya Saudah 
binti Zam'ah". Ini beliau ucapkan setelah beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah. 
Saudah adalah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Menjual budak mudabbar 


HAN en MEI ُدِينَارٍ سيعت جَابِرَ‎ YAI BEA laa PAS 
Se م بن ابي و ياين بن‎ 
NS ERA Nas ka sa Par BIS DUS A E NEE قا‎ 


2349. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Ilyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Amru bin DInar aku mendengar Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhuma berkata: "Ada seorang laki-laki membebaskan seorang budak dengan 


cara mudabbar, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memmanggilnya kemudian 
membelinya. Jabir berkata: "Budak itu kemudian meningal dunia pada tahun itu juga". 


Bab: Menjual wala’ dan menghibahannya 


29 


LE PA Ss Á NAD NA a Ka AN A JA pe ANA 


NG‏ معنن لوعن همده 


2350. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Dinar aku mendengar Ibnu 
Umar berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melarang membeli hak warisan budak 
dan juga menghibahkannya". 


AA Saka 00 5 AH ANA >‏ ريك عَنْمَنْصُورِعَنَِبْرَاهِعَنّالْأَسْوَدِمَنْعَابِشَدَرَضِيَ الله 


wg 


Jeda صلا عليه‎ VBE PKN JULI GE ايٿ بر ي‎ AS 
nela ya 5 TN AAA GS أَعتِقِيبَاكَإِنَلْوَلَاءلِمَنَأَعَطَى الْوَرِ‎ 
KA LAB CE NARA ANGGANG abi KEN a 55 


2351. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; 
Aku membeli seorang budak wanita bernama Barirah lalu tuannya mengajukan persyaratan 
(bahwa wala' tetap milik mereka), maka aku adukan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan Beliau bersabda: "Bebaskanlah dia karena perwalian bagi siapa yang 
memberikan perak (uang). Maka aku membebaskannya lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memanggilnya lalu memberi pilihan untuk tetap bersama suaminya atau tidak. Barirah 
berkata: seandainya suamiku memberi kepadaku ini dan itu, itu semuanya tidak 
menjadikanku tinggal bersamanya ". Lalu Barirah memilih untuk dirinya sendiri. 


Bab: Jika saudara atau paman seseorang ditawan, apakah ia ditebus jika statusnya 
seorang musyrik? 


MSN Sa مايل بن‎ JANG NUTA ne SN SAS 
ING da sak SA ii LENGAN SEE اش رصي‎ SAI 
KS kan SENAI MASA NI KS 


2352. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Isma'il bin Ibrahim bin 'Ugbah dari Musa bin 'Ugbah dari Ibnu Syihab berkata, telah 
menceritakan kepadaku Anas radliallahu 'anhu bahwa ada orang-orang dari kalangan Anshar 
meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka berkata: "izinkanlah 
kami untuk memberi tebusan atas anak saudara perempuan kami, yakni 'Abbas". Maka 
Beliau bersabda: "Janganlah kalian tinggalkan untuknya satu dirhampun". 


Bab: Memerdekakan orang musyrik 


Mean Saga A SAS Je AH 


A 


a paga a E JANG paga ESE sis ARA sazi 


£ r A روو‎ 


CA ESAI NABI فقت يَارَسُو‎ Aa sari sfe saka 
مَاسَلَفَلَكَمِنَ‎ fcii sá Da IA D 


A 
Di ر‎ 


7 
حير 


Z 


2353. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Isma'il telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam telah menceritakan kepadaku bapakku bahwa Hakim bin 
Hizam radliallahu 'anhu pada zaman jahiliyah membebaskan seratus budak dan membawa 
tebusannya dengan seratus unta. Setelah dia masuk Islam dia membawa seratus unta untuk 
membebaskan seratus budak. Dia berkata; aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku katakan: 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang sesuatu 
perbuatan yang aku pernah mengerjakannya di zaman jahiliyah, aku pernah bertahannuts 
(mengasingkan diri) untuk mencari kebaikan". Dia berkata: Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Kalau kamu Islam, kamu akan mendapat dari kebaikan yang 
kamu lakukan dahulu". 


Bab: Jika orang arab memiliki budak, lalu ia menghibahkannya, menjualnya, 
menggaulinya, menebus dan menawan keturunannya 


و لام وچوا مس l. A2‏ ر بر راا 22722 
الف JEG‏ ابن شها ب 5 گر GANGA‏ وَانَوَالمِسَوَرَبّنَ 
ANGIN Aa ba‏ صل Sela GE‏ جين a‏ فد هوا ANA KEN‏ آمو الم 


JENG) nela ِحَدَى‎ PELAT eos SS, SIRA A É as 


Fa 


HAWA BA 


ر 21 


GAN Gen AS ومام‎ KEN IS SANGE sg EMIS AN 


A 


ye ia Da A e KERRAN 


w 


D JAKA sål sam Kai حو‎ 


A 0 
e 


CHATEA aa طَيبَتَالَكَدَلِكَكَالَإِنَالاَدَرِيِمَنَأ‎ 
A ر را وم‎ Peng A 57 
| adi ANG TIN 21 AN Ajay ANN gas A 5 AA Kbs SG SEA PA 


D 


Z 9 LA 4 - 
£ £ 


BALA الى لس کے کو ے ع‎ ISL AL KINZ NG <2 INGGA KANG AN ردكي‎ 
Sês pam SAN Jo ga بَلعْمَاعَنَ سبي هو 5 قالش قال عباس ل‎ INA 32313 
MALE تَفْسِي‎ 


2354. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam berkata, telah menceritakan 
kepadaku AL Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab: 'Urwah menceritakan bahwa Marwan dan Al 
Miswar bin Makhramah keduanya mengabarkan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri ketika datang utusan HawAzin yang mereka meminta kepada Beliau agar 
beliau bersedia mengembalikan harta dan para tawanan (wanita dan anak-anak) mereka. 
Maka Beliau bersabda: "Sesungguhnya bersama aku ada orang-orang yang kalian lihat dan 
ucapan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur, silakan kalian pilih apakah harta atau 
tawanan. Sungguh aku akan menunggu mereka". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menunggu mereka sekitar sepuluh malam saat kembali dari Tho'if. Setelah jelas bagi mereka 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali 
salah satu dari dua pilihan, mereka berkata: "Baik kami memilih para tawanan". Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah yang memang Dia 
yang paling berhak dipuji kemudian bersabda: "Amma ba'du, sungguh saudara-saudara 
kalian telah datang kepada kita dengan bertobat dan aku memilih untuk membebaskan 
tawanan kepada mereka. Maka siapa yang suka berbuat baik (dengan mengikhlaskannya) 
silakan dan siapa yang suka mengambil haknya, kami akan berikan kepadanya haknya dari 
sejak awal Allah memberikan harta fa'i kepada kami, maka silakan dia lakukan". Maka orang- 
orang berkata: "Kami ikhlaskan semuanya untuk Anda". Beliau berkata: "Kami tidak tahu 
siapa dari kalian yang berwenang memberi izin dan siapa yang tidak. Untuk itu kembalilah 
kalian hingga orang-orang yang berwenang atas urusan kalian menyerahkannya kepada 
kami". Maka orang-orang itu kembali lalu para pimpinan mereka mengadakan pembicaraan 
dengan mereka kemudian mereka kembali menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
mengabarkan bahwa mereka telah setuju dan mengizinkan". Dan inilah riwayat yang sampai 
kepada kami tentang para tawanan suku HawAzin. Dan Anas berkata, 'Abbas berkata, 
kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam: "Kalau begitu aku tebus diriku dan aku tebus pula 
'Agil". 


IUI قال بت إل افم‎ SAS LAI MA BE LAN AARSE 


Tea NAN TL 2 KAN چو رر‎ PK 
و‎ sb EA Sons SA SER ESA 
GAN عُمَرَوَكَانَفي‎ BAN BIASA يميڌ جو ير‎ AA AA ماد‎ 


2355. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Al Hasan bin Syagig telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Aun berkata: Aku menulis 
surat kepada Nafi' lalu dia membalasnya dan berkata: "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menyerang suku Bani Al Mushthalig saat mereka sedang lalai sedangkan 
ternak-ternak mereka sedang minum air lalu Beliau membunuh prajurit suku tersebut dan 
menawan anak keturunan mereka dan pada saat itu Beliau mendapatkan Juwairiyah 
(sebagai tawanan) ". "Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma menceritakan kepadaku 
tentang riwayat ini dan saat itu dia termasuk salah seorang dari pasukan tersebut. 


NS و رور و‎ bra > ے ور کو 5 ے۶ اا کے‎ Ayarza يه م و 204 م وو‎ L 

USS‏ عبد اله بن يو سف | AE‏ نا مالك عَن ر بيع بنا ي ga NE‏ عَنْمحَمَدِبّنِ PE‏ حَبَّانَ 

NG‏ ور A| A ALANG 2 Di NGGAE TIP en MASA‏ ا اا 

NS‏ محير يز قال رَأيِتَابَاسَعِيدٍرَضِي اللهعنهفسَا Ad‏ جُنَامَعَرَسُولٍ للوصل الله عليه 
Z r Z‏ 1 


4 


A و‎ 5 Z 5 Pd pa 5 
12ج له‎ ALINEA <| <72 Rl A 273 NA? لله فاص‎ z2} eles ar 
Pa 
x 2 A ai rA 4 سس وس‎ 4 Z, 5 Gi Z رصمل‎ 2 < 
WA وار‎ 2 Pk Aa 255 م1١ رام‎ Re وو ے ے اراد‎ LG 20 % AAA 2. Las f2 
4 4 0 2 7 4 
ووم ارا له 2 م“‎ DA INA 


2356. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman dari Muhammad bin Yahya dari Ibnu Muhairiz 
berkata; Aku melihat Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu lalu aku bertanya kepadanya 
tentang sesuatu, maka dia berkata: "Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada perang Bani Al Mushtaholig lalu kami mendapatkan tawanan dari 
keturunan 'Arab lalu kami tertarik dengan para wanita, namun pada saat yang sama kami 
juga masih ingin membujang dan menyukai melakukan 'Azal (senggama terputus, coitus 
interuptus). Lalu kami tanyakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka 
Beliau bersabda: " Tidak sebaiknyakah kalian tidak melakukannya, sebab tidak ada satu 
nyawapun yang telah Allah tetapkan akan muncul (jadi) hingga hari giyamat kecuali dia pasti 
akan terjadi." 


AE MP EA 1 ھور‎ TG AZAN PA: PASU EES ور‎ EE 
الله‎ BI عة عَ نا‎ Ejen حد زهير ين حز ت حد‎ 


2 
I9 2 


A LANA 
nangi JANG د‎ N وو‎ 2 4 214772 $ r.a» كي‎ A 12 ta NUSA? 
PEM NE ير‎ PMA SAS تمم و‎ JIN Sa 


f4 4 Sx 2 A 0 £ 22 0 = A 2 7 2 A 0 £ 22 Z, SA ? 
SI PB الحَارِثْعَنّ أب زْرَعَهعَنّأبيهرَيرَةَوَعَنّْ عمَارَةَعَنَ أي ز رَعَةَعَنَأيهر‎ 
4 


$ aa ووور‎ JA 4 TG A 0 A As”, DAR وى‎ 04 2 
ف‎ MU AP a 2 AAN 9 4 3 2 & «AA? PA 5 
سيغته يُقول أشدامّتي‎ aa تمے منذ ثلاث سيغت من ر سول الو صل‎ trd 
6 
ع‎ PA Geun tau Tu وه‎ TA x 1 
SSS ja PO oh Yah SAN Jo ل الله‎ gan JS RA SAS ISIAN JE 
1 
1 A OF AM aan ant 2 9 و‎ La - 
عَايِسْة فقال أَغَْتَقِيبَافَإِنَامِنَوَلرِ إماعيل‎ a 


2357. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari 'Umarah bin Al Oa'ga' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: 
"Senantiasa aku mencintai Bani Tamim". Dan telah menceritakan kepadaku Ibnu Salam telah 
mengabarkan kepada kami Jarir bin 'Abdul Hamid dari Al Mughirah dari Al Harits dari Abu 
Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu. Dan dari 'Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu berkata: "Senantiasa aku mencintai Bani Tamim sejak aku 
mendengar tiga perkara yang dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimana 
Beliau berkata, tentang mereka yang aku medengarnya, Beliau berkata: "Mereka adalah 
ummatku yang paling keras perlawanannya terhada Ad-Dajjal". Dia berkata: "Ketika datang 
zakat-zakat dari mereka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Inilah zakatnya 
kaum kita". Dan ketika diantara tawanan mereka ada yang diambil oleh "Aisyah, Beliau 
bersabda: "Bebaskanlah, karena dia dari keturunan Nabi Isma'il". 


Bab: Keutamaan mendidik dan mengajar buda perempuannya 


AI Ba SS‏ يع محمد بَنَفْضَيلٍ eg fak‏ دَةعَنأ ي موس 


A 


- e ” 4 


4 3 or LAH GA LAH 
لاغ‎ BU Wang San saga pl AI SIEGEN رَضِيَ‎ 
JAS 42953 
2358. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim dia mendengar Muhammad bin 
Fudhail dari Mutharrif dari Asy-Sya'biy dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki budak wanita 


lalu memberikan hak-haknya dan bersikap baik kepadanya kemudian dia bebaskan lalu 
dinikahinya maka baginya mendapat dua pahala". 


x 
HAN 
3N 
AJ 
امسا‎ 
AN 
Ne 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam 'Budak itu saudara kalian..." 
ut D 2 ر ار و $ وج ر جمدم‎ 
CI BA سيعت الْمَعْرُورَ بسو‎ JELAS Ie 3 ia شعبَّة‎ argan باي‎ se Was 
Ia $ Laa MAK A E وق ؤي‎ AA نهو ا‎ EL ge GRAN SAI 


Z 


4 


JI ala sae Pat Ae Is‏ التي صَلَ sa Pat án‏ ةوقال إو 

۶ رو‎ 
يأكل‎ Éisd o ES NG An NS ES SAN ملم‎ ah Tana 
A sane مالم‎ gath BE ALAS ap ga Ng AN abi 
2359. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami Washil AL Ahdab berkata, aku mendengar Al 
Ma'rur bin Suwaid berkata: Aku pernah melihat Abu Dzar Al Ghifari radliallahu "anhu yang 
ketika itu dia memakai pakaian yang sama (seragam) dengan budak kecilnya, kami pun 
bertanya kepadanya tentang masalahnya itu. Maka dia berkata: "Aku pernah menawan 
seorang laki-laki lalu hal ini aku adukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Apakah kamu menjelek-jelekkkannya karena 
ibunya?" Beliau bersabda: "Sesungguhnya saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian, 
Allah menjadikan mereka dibawah tangan kalian, maka siapa yang saudaranya berada di 
tangannya hendaklah dia memberi makan dari apa yang dia makan dan memberi pakaian 
dari pakaian yang ia pakai dan janganlah kalian membebani mereka dengan apa yang 


mereka tidak sanggup. Jika kalian membebani mereka denagn apa yang mereka tidak 
sanggup maka bantulah mereka". 


Bab: Seorang buda jika ia beribadah dengan baik dan patuh kepada tuannya 
KE IAI BIKE حَدَتْتَاعَبدَاللَهَبَوْمَسَلَمَةَعَنَمَالِكِعَننَافِمعَنَابْنِعْمَرَ رَضِيَ‎ 


< 


SRAI وَسَلَمَكَالَالْعَبَدُإدامَصَحْسَيَدَموَأَحْسَنعِبَاكهَرَيَهِ‎ 


2360. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Seorang hamba jika setia kepada tuannya dan beribadah dengan baik kepada Tuhannya 
maka baginya mendapat dua pahala". 


NABA TAA‏ ن ANE en SME LS‏ يعن أي ana‏ مُومى أشي 
رَضِيَ NG bena Para DI b NGE : BLN‏ جل Korban te KEN‏ 


IM 


Seruan PE gal AA SAN, 


2361. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Shalih dari Asy-Sya'biy dari Abu Burdah dari Abu Musa Al Asy'ariy 
radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja dari 
seseorang yang memiliki seorang budak wanita lalu dididiknya dengan sebaik-baik 
pendidikan, kemudian dibebaskannya lalu dinikahinya maka baginya mendapat dua pahala, 
dan siapa saja dari seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya maka 
baginya mendapat dua pahala." 


A ANGE 


SI yak الْمْسَيِّبِ‎ َ bana REA 9 سا‎ 
Dag الْمَمَلُو‎ Peri kaa KN SN قال‎ KEM 3 
JAS AN ale A KENA Ja LAIN Haaa ak 


2362. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy: aku mendengar Sa'id 
bin Al Musayyab berkata: Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Untuk hamba sahaya yang shalih baginya dua pahala. Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalaulah bukan karena (keutamaan) jihad fii sabiilillah, 
hajji dan berbuat baik kepada ibuku tentu aku lebih meyukai mati sedangkan aku sebagai 
seorang budak". 


CA 
Gin 
Cs 


أَجْرَانوَالزي 


A Z 


Penang AAN PENGEN AAS بن صر‎ HN SA 
PS يس نارهو‎ BALL يوس منم‎ Par BIS LANG NGE 


2363. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Al A'masy telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik harta yang 
dimiliki seseorang adalah beribadah kepada Tuhannya dengan baik dan setia kepada 
tuanya". 


Bab: Larangan memperpanjang perbudakan 


Ge 


PELAN Kat 7 fa 27 22 272 22 1150 8 A 
karat a 13 ا‎ ga 


A 


2364. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hamba sahaya setia kepada tuannya dan 
beribadah dengan baik kepada Tuhannya, maka baginya mendapat dua pahala". 


4 


کا EN ALAN ASEAN AA A‏ مزع نأي مُومى رَضِيَ ا 


2 و‎ ANG 


ERANA با5 ر هو‎ ANA Sasa Para AN aa) 
انط عة خرن‎ a ING الك‎ 


2365. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang budak sahaya yang beribadah dengan baik 
kepada Tuhannya dan memenuhi hak-hak tuannya, sekaligus memenuhi kesetiaan dan 
ketaatan, maka baginya mendapat dua pahala". 


AK - 


ASA Maa JA IA‏ عنام بن مهاسي باهر يَرَةَرَضي 
00 ڪيه وسم TES GAS 33 5 abi SAS JÊNG‏ 
se SA JÊNG SN gaga‏ آمَتِي SEE‏ 


2366. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Abdur 
RAzzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu menceritakan dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, Beliau bersabda: "Janganlah seorang dari kalian memerintahkan (budaknya) 
dengan kalimat: Hidangkanlah makanan untuk rabb kamu, wudhukanlah rabbmu, sajikanlah 
minuman untuk rabbmu tapi hendaklah dia berkata dengan kalimat sayyidku, maulaku 
(pemeliharaku). Dan janganlah seorang dari kalian mengatakan 'abdiy (budak laki-laki) ku, 
atau amatiy (budak perempuan) ku tapi katakanlah: pemudaku, pemudiku dan ghulamku". 


7 وو 
AAN‏ 


PAMA Bb A ARA 


Garasi Hara‏ عََيَّنَصَِالُمنَالمَبَدِفَكَادََهُمِنَالْمَالِمَايبلُقِِسَتَهُيْقَومُعَلَيِْقِيمَةَعَدْلٍ 
Z adi =. 2‏ 

A9 2 4 

ASA Gu SEN da TAN 


2367. Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin HAzim dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Siapa yang membebaskan seorang budak yang dimilki secara 
berserikat, sedangkan dia memiliki harta yang dapat membayar harganya, maka budak 
tersebut harganya ditaksir secara adil, lalu dibebaskan dari hartanya itu. Kalaulah tidak, 
berarti ia telah membebaskan hak kepemilikannya". 


IM 


لبوا دوي اقم وسو AI‏ 


وه 


PEN SA م‎ 
PA so Ea POSEREN عمستو‎ Se Mela sai 

SPARE akah AI jagan nd 

tk KA je SE pa penata PN AA SARAN HE وهي مَسّتو‎ 


> وس 


مول غر عد 


علد 


2368. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidulloh berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan 
akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah 
pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. 
Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban 
atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap 
anak-anaknya dan dia akan diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba 
sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung 
jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimipin dan setiap kalian akan 
diminta pertanggung jawaban atas siapa yang dipimpinnya ". 


0 ور‎ A 2 G 2. 2 ? 2x6 1 At 22 ےا‎ 
BAN SIG NE GALS AR 


ES BIA IR GAN ES IE asah AN aan M3 RS 


Pd 


LA 


ESSÉL Ak‏ 2 تَا جلد و da ISU‏ بيعو ها ولو بصَفير 


2369. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhriy telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah; aku mendengar Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dan Zaid buin Khalid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika seorang budak wanita berzina, maka cambuklah dia kemudian jika berzina 
lagi maka cambuklah dia, kemudian jika berzina lagi maka cambuklah dia untuk yang ketiga 
kalinya atau keempat, kemudian juallah sekalipun dengan harga seuntai rambut". 


Bab: Jika budaknya datang dengan membawa makanannya 


232 236 ور ملم‎ A A 2 a2 2 2 A ر ر‎ 
EEA أَبَاهرَ يَرَةَرَضي‎ La Ca SNG PA AS Kg Fera KI Rani م‎ Sa 


kah) paia iaai Sopak TTT 
WIDA Pa A 
Ae bai: أو أ كلةا‎ 


2370. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ziyad aku mendengar Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Jika seorang dari kalian 
didatangi pembantunya dengan membawa makanan, lantas dia tidak mengajaknya duduk 
makan bersamanya, hendaklah dia berikan kepadanya satu suap atau dua suap atau satu 
makanan atau dua makanan, karena dia yang mendapatkan panasnya (ketika memasak) dan 
disebabkan dia pula makanan bisa dihidangkan". 


Bab: Budak itu pemimpin atas harta tuannya 


akah عبد‎ A كلخ"‎ AA ANE 


sée 56 عومشو ل‎ SA HI As ala ALA صل‎ NG رسو‎ SKALA رضي‎ 


2 


a م‎ a AE 
Jake 5S A RI SA ke ti agase 

0 ANGGÉ ON Ta Pe PN قوع او ا‎ 7 Ns a 2 5 
SE IE aga AN صل‎ GAN ad jek ya الله‎ aa 


PEE i 2 77 $ 1‏ ر A en‏ ىت وس 
AA tan IS 56 ae a KALANE‏ 


2371. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban 
atas yang dipimpinnya. Seorang imam (kepala Negara) adalah pemimpin dan akan diminta 
pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin 
dan akan diminta pertanggung jawaban atas orang yang dipimpinnya. Seorang isteri di dalam 
rumah tangga suaminya adalah pemimpin dia akan diminta pertanggung jawaban atas siapa 
yang dipimpinnya. Seorang pembantu dalam urusan harta tuannya adalah pemimpin dan dia 
akan diminta pertanggung jawaban atasnya. Dia berkata: "Aku mendengar semuanya ini dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan aku menduga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga 
bersabda: "Dan seseorang dalam urusan harta ayahnya adalah pemimpin dan akan diminta 
pertanggung jawaban atasnya. Maka setiap kalian adalah pemimipin dan setiap kalian akan 
diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya ". 


Bab: Jika memukul budak hendaklah menjauhi wajah 


A 


TE PU A Ana 


A 


Le 


سيد HE LAH‏ بيه ڪا يهر Al AE KE ANGEL ce PER‏ حو حَدَكْتَاعَبَدُ 
Ana‏ يعن بيدعن B3‏ رصي عن la‏ 


gl AK, DAHA و‎ 


ENEE ga Jeh A متم‎ KAB Saath AN 


Ha GAN JAG aa 


2372. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaidullah telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Fulan dari Sa'id Al Maqburiy dari bapaknya dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah 
menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami 
'Abdur RAzzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang dari kalian 
berperang (membunuh) hendaklah dia menghindari wajah". 


Bab: Persyaratan yang dibolehkan dalam Mukatab 


WA 
r Al 


2, SANA SAN Ge AAA EN IE ME LENSA GS KA 
MBSA جاب شاقات امار هزيي‎ oaie AS BF SAK 


A 


2631 356 SL Ba pió Kening IN SAS عَنّك‎ Gih Sini 
ABE AI DIS وولا ۇك لتاق گر‎ Ke AAN SISA 
مَرَسُو لاله‎ SENG ak NINGEN KG Aa sale aan Se 


l2 A As 


BA ET AAS see yaa KENANGA ary PRA NIA 


Z 
A 


Mtb basa BU gèn) Al REA AS‏ 5“ واو 


2373. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia mengabarkan bahwa 
Barirah datang meminta tolong kepadaku tentang ketetapan dirinya (untuk dibebaskan) 
sedang dia belum menerima ketetapan tersebut. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, 
kepadanya: "Kembalilah kamu kepada tuanmu. Jika mereka suka aku akan penuhi 
ketetapanmu dan perwalian kamu ada padaku, maka aku penuhi. Kemudian Barirah 
menceritakan hal itu kepada tuannya namun mereka menolak dan berkata: "Jika dia mau 
silahkan dia berharap untuk memperolehmu, namun perwalian kamu tetap ada pada kami". 
Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha menceritakan hali ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Belilah dan 
bebaskanlah karena perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya". Dia 'Urwah) 
berkata: Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan bersabda: "Mengapa 


ada diantara kalian membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada 
Kitabulloh. Barangsiapa yang membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah maka 
tidakberlaku baginya sekalipun dia membuat seratus kali persyaratan. Syarat dari Allah lebih 
berhak dan lebih kokoh". 


م ووو و 


ےو د 2472F‏ و و و ر ANI A‏ ا 
خد تتا عبد ابن يو سف أ AE‏ تا مالك عن افع عن NE‏ بن TA‏ رضي SA IBU‏ 


A 


G - A - 
w 4 ae Bo Ao 
8 


há sba JELAS JUN JGA oa PANAS 
SANGAN NING AG Mas Na sa 


2374. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Aisyah, Ummul 
Mu'minin berniat membeli seorang budak wanita untuk dibebaskannya. Maka tuan dari 
budak tersebut berkata bahwa perwalian budak tersebut tetap milik kami. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hal itu janganlah menghalangi kamu, karena 
perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya". 


Bab: Budak mukatab minta bantuan dan meminta-minta kepada orang lain 


A PA 
222A% E و‎ Z 0 و اور‎ A و عل ا و‎ ANA رو 2م‎ 259, 
Ga عَايِشةرَضي‎ bb ane 1S ag gal SAS عْبَيّد بن #ماعيل‎ SAS 
Ag AA Ig wA A 4 2% و‎ yA س‎ TA و‎ AL 
DS Sa تم‎ e MAN NT kad م ص و اق‎ IA £ 2 ses he a KE Ca . 


2 
i س‎ 


N 


2 ر‎ A PA و‎ 
A 


4 RZ 4 2 2 Z s$ ر‎ 28 Au T EE ر يم عه‎ 
AE SOLAT EN S KU LA yata عَدَةَوَ‎ JRIH AD TKA 


pi g 


n 


SANGA MAA EM PN BA KN GE TRANG سو د‎ KANA Ba 
AN Je AN gen En aab AE S SGSN PO PE إن قد عرص ذلك‎ SAE 


7 114 <22 ورك‎ 1 Ar 1 اج م‎ 2\2 4 AA a E ر‎ ot 


1A 27 GANG 54 > مر ر کر‎ A A 3 R Pira s2 03 جك‎ 0 LL Ga = 
TEWAS GG ak SET AN Ia Aaja asn sak KAN pe ANG عَايشةققام رسو‎ 


i 4 


4 معور اد 4 ¢ عو‎ 2 A A Bon ET 
5) بَاطل و‎ se طلَيّسَفى کتاب اله‎ BLBI SE درطو رش و‎ ga جال‎ 


SANGAN JIN 


2375. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Barirah datang seraya berkata: "Aku tengah berusaha membebaskan diriku kepada tuanku 
dengan pembayaran sembilan wag, yang setiap tahunnya aku bayar satu wag, karenanya 
bantulah aku." Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Jika tuanmu berkenan, aku bayar 
kepada mereka dengan satu pembayaran (cash, tunai) lalu aku bebaskan kamu dan 
perwalianmu menjadi milikku". Maka Barirah pergi menemui tuannya namun mereka 
menolak ketentuan tersebut. Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Sungguh aku 
telah menawarkan kepada mereka namun mereka menolaknya kecuali bila perwaliannya 


tetap menjadi milik mereka". Hal ini didengar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
Beliau menanyakannya kepadaku, lalu aku beri tahu Beliau maka Beliau bersabda: "Ambillah 
dia lalu bebaskanlah dan ajukanlah persyaratan wala' kepada mereka karena wala' menjadi 
milik orang yang membebaskannya". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah dan 
mengangungkan-Nya kemudian bersabda: "Kemudian dari pada itu, mengapakah ada orang- 
orang diantara kalian mereka membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada 
pada Kitabulloh. Maka syarat apa saja yang tidak ada pada Kitab Allah maka dia bathil 
sekalipun dengan seratus persyaratan. Ketetapan Allah dan syarat dari Allah lebih kuat. Dan 
apa alasannya orang-orang diantara kalian berkata: "Bebaslah dia wahai fulan namun 
perwaliannya tetap milikku. Sesungguhnya perwalian menjadi milik orang yang 
membebaskannya". 


Bab: Menjual budak mukatab jika rela 


AN AN SISA 1 بن يو َه‎ 5 SAE GN 


A 


Kased Kaban psi BMA nah 
TESIS KA NN PEKAN, jó 5 HAB 


LA 


Patah ea Ba aa an e 
BAN JUS 


2376. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah binti 'Abdurrahman bahwa Barirah datang meminta 
bantuan kepada 'Aisyah Ummul Mu'minin radliallahu 'anhu, maka 'Aisyah berkata 
kepadanya: "Jika tuanmu berkenan, akan kubayar mereka harga jual kamu dengan satu 
pembayaran (cash, kontan) lalu aku bebaskan kamu dan perwalianmu menjadi milikku". 
Maka Barirah menyampaikan hal ini kepada tuannya lalu mereka berkata: "Tidak, kecuali bila 
perwalian kamu tetap milik kami". Malik berkata, Yahya berkata: 'Amrah menduga bahwa 
'Aisyah menceritakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam maka Beliau 
bersabda: "Kamu beli saja dia lalu bebaskanlah. Sesungguhnya perwalian menjadi milik 
orang yang membebaskannya". 


Bab: Jika budak mukatab berkata 'Beli dan memerdekakanlah aku, 


“ 


Nya SY a Waaa NG‏ حكني أي ne KS SS ai‏ اله 
KATA WH‏ 


ENGGAN Masih A3 53 KANG pêg pê ya AAN عبد‎ Gb gi و‎ AE 


2 


0 25 272 - WI A - a KA Ta ورو 0 ا‎ ANA 2 
SA brag EA KR بي‎ [AA ANG 


jah MAH ap ا‎ Ia JAE a WA PSS 


aa) SG aa GEN صل‎ NG ab NG NE Ng 3 


LA 


40 A 7 A ده عم‎ . Z 771 az A 2 Di 
فذ کرت عاش ةماقال ت هافقال اشر او أعتق ها و دعم دشر طو وم اشاءواقاش ةر تهاعابة‎ 


اق 
LA‏ 


7 Non PNE P Da G + وم‎ 0 Gn LL TI Der ورو و‎ 
AL ab KANG) SAE ade NA ga AI LATEN ISL Peria 


- 
b? 
24 


2377. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid bin Aiman berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku Aiman berkata, Aku 
menemui 'Aisyah lalu aku katakan: "Aku ini dahulu adalah seorang ghulam (budak kecil) milik 
'Utbah bin Abu Lahab kemudian dia mati. Lantas anak-anak mewarisiku, lalu mereka 
menjualku kepada 'Abdullah bin 'Amru bin "Umar bin 'Abdullah Al Makhzumiy, kemudian 
Ibnu Abi 'Amru membebaskan aku namun anak-anak 'Utbah membuat persyaratan agar 
wala' tetap milik mereka". Maka 'Aisyah berkata: "Barirah pernah datang sedangkan saat itu 
dia sebagai budak mukatab (yang berusaha membebaskan status kebudakannya) lalu dia 
berkata: "Belilah aku dan bebaskanlah". 'Aisyah berkata: "Ya". Barirah berkata: "Majikan- 
majikanku mereka tidak mau menjual aku hingga syarat mereka dipenuhi, yaitu wala' tetap 
milik mereka ". 'Aisyah berkata: "Aku tidak tidak peduli dengan hal itu". Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mendengar hal ini atau sampai kabar hal ini kepada Beliau, lalu 
Beliau menanyakannya kepada 'Aisyah dan 'Aisyah menyebutkan apa yang telah 
diucapkannya kepada Barirah. Maka Beliau bersabda: "Belilah dia lalu bebaskanlah dan 
biarkanlah mereka dengan persyaratan yang mereka buat sesuka mereka. Maka 'Aisyah 
membelinya lalu membebaskannya sedangkan tuannya meminta perwaliannya. Maka Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Perwalian menjadi milik orang yang 
membebaskannya sekalipun mereka membuat seratus persyaratam"'. 


Kitab: Hibah, keutamaannya dan anjuran melakukannya 


Bab: Bab 


ANGEL‏ وو LEO LA‏ وو Zg‏ واچ سر ےو ر ر ZA2 LSG‏ م 
e E Kas‏ بن عل حَد نتا انآ ي ذئب عن امقر HE‏ بيع GENENG 5 AN‏ 
Z‏ 


4 $ - Pre 2 san AG PEN Z 
Pa S e a oai y سَلَّم قال‎ AA صل‎ gadi 
2378. Telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abi Dza'bi dari Al Maqburiy dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai wanita-wanita muslim, janganlah seorang 
budak wanita menganggap remeh memberi hadiah budak wanita lainnya sekalipun hanya 
sebesar kubangan karena diinjak kambing". 


LA 4 A 
ور او و ا و و‎ Ks 2 NI ر وو‎ A KN ata > AA MANG 
SEO يد برو‎ PPA a ga gal aé SAS 


5 KANT Ten, 20 nh, na 20A وء اكير‎ AÉ و ر‎ 
BAJING إلى الال‎ Gi ES إن‎ SA SEA عَنَعَايسَدَرَضِيَ‎ 


2 2 ا ر 6 ر اموس كم Mn‏ ا 4 A NA AN‏ 2 
AA‏ 303 مَا أو قدت ف ابيا تِ ga‏ اله صل ال عليه و سَلم تار a IS WAE Es‏ 


0 2 


ESE EN a real ALAN ISA JS SINYAL AS ga NE 


- Te 0 شرم ر هورم‎ PP رو‎ NS LA 

ES aa ALE Je NG gan 56 ASA 
2379. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Awaisiy telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Abi HAzim dari bapaknya dari YAzid bin Ruman dari 'Urwah 
dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia berkata, kepada 'Urwah anak dari saudara 
perempuannya: "Sesungguhnya kami memperhatikan hilal kemudian hilal untuk ketiga 
kalinya dalam satu bulan dan tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam. Aku berkata: "Wahai bibi, apa yang dapat menjadikan kalian 
bertahan hidup?". Dia berkata: "Dua hal yang hitam, kurma dan air. Selain itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mempunyai dua tetangga dari kalangan Anshar, yang mereka 


memiliki anak unta yang dapat diambil air susunya untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu kedua tetangga itu memberi kami minum". 


Bab: Menghibahkan barang yang sedikit 


5 يي کو وماس 5 A‏ ھور“ 4 0 ي و - 
Aa MAA 7 ZA‏ عه NE 2 LANCAA ARI L‏ 2 2 ر وروم .ء 
حَدثتا محمد ب شار حدنتا انا ي GA‏ عَنْشعْبَة عَنَ سَليّمَانَعَنَ| Baen‏ #رصي 


ر ر 


4 2 2 ر‎ A 4 


ICSE seh Se ُعِيتُإِلَ ذِرَا‎ PIN La AE صل‎ AN EK 


2380. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abi 'Abdiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu HAzim dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya aku diundang untuk 


jamuan makan sebesar satu paha depan (kambing) atau satu paha belakangnya, pasti aku 
penuhi dan seandainya aku diberi hadiah makanan satu paha depan (kambing) atau satu 
paha belakang pasti aku terima". 


Bab: Orang yang minta hibah dari kawannya 


LANA Pekat 2 PN NE AS ANA AS 
APA AN EA يعَبَدَكِ‎ Dan e 35 Ki A SEN Ta saé 
ea LA GA N bA A Ka 
َيه‎ DI LAM ban Jan pa taka sate SEN se 


و 


AE 


Laaa 
انه‎ 


2381. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam telah menceritakan kepada kami 
Abu Ghossan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu HAzim dari Sahal radliallahu 'anhu 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seorang wanita Muhajirin yang wanita ini 
memiliki ghulam yang pandai olah mengolah kayu. Beliau berkata kepadanya, 
"Perintahkanlah sahayamu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita itu 
memerintahkan ghulamnya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat 
mimbar untuk Beliau. Ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya wanita itu mengirim 
mimbar tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: "Bawalah mimbar itu kepadaku". Lalu orang-orang datang dengan membawa 
mimbar tersebut kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menempatkan mimbar tersebut 
pada tempat yang sekarang kalian lihat. 


SNN TU ANA ME jua محمد‎ SEA ِن‎ malas 
AIA DIAN AE AJE aa يوا‎ SES JR BLN رضي‎ KG 


Ba e سول‎ Saja 


34, ATA EDA 


PE 2, 2A 5, 
GA 23 PP Bapa 


Sa) aé AL Nah مح‎ MA كبكو ميث‎ BA Pan A ot KAE 5 ل‎ 
Eis NEGEN GE aab gina قال و الا 5اا مينك‎ ga الوط و‎ 


e 
Z 


A Dani AN 7 7 و م 2 2 رعو ر‎ Z 2 2 
هحرم‎ ag AS ا افيأ‎ TT PAYUNG Selia Pera 
2 عي‎ Pd 


PAN قَسَالْتَاضُحَنَ‎ Ia pal MAA Lem 36 a R . NS فاو‎ 


2476 KALA 


A RA PAPA‏ .18 ع و وو اير 
LAS Gana 5 Gaga Nabi adan‏ تَفِدَهَاوَهْوَ SISA ja‏ بور BEAN‏ 
daa : Ke Ae jala‏ 


2382. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja'far dari Abu HAzim dari 'Abdullah bin Abu 
Qatadah as-Salamiy dari bapaknya radliallahu "anhu berkata: "Pada suatu hari aku pernah 
duduk-duduk bermajelis dengan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di suatu 
rumah yang terletak di jalan menuju Makkah. Saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
singgah di depan kami sementara orang-orang sedang berihram sedangkan aku tidak. Tiba- 
tiba mereka melihat seekor keledai liar sementara aku sedang sibuk memperbaiki sandalku 
dan mereka tidak mau mengganggu aku dengan kehadiran keledai itu padahal mereka 
sangat ingin agar aku juga melihatnya. Maka sejenak kemudian aku melihat keledai itu lalu 
aku bangkit menuju kuda dan memasang pelananya kemudian aku menunggang kuda 
tersebut namun aku lupa cambuk dan tombak. Maka aku katakan kepada mereka: "Berikan 
cambuk dan tombak itu kepadaku". Mereka menjawab: "Tidak, kami tidak akan membantu 
kamu dalam mengejar keledai tersebut". Maka aku marah lalu aku turun dan mengambil 
cambuk dan tombak tersebut kemudian aku kembali menunggang kuda dan aku kejar 
keledai tersebut hingga aku dapat melukainya. Kemudian aku datang membawa keledai itu 
dalam keadaan sudah mati. Akhirnya mereka menerima bahkan memakan dagingnya. 
Kemudian mereka menjadi ragu dalam memakannya karena mereka sedang berihram. 
Kemudian kami berangkat dan aku menyembunyikan satu potong paha depan yang ada di 
tanganku hingga kami bertemu dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka kami 
menanyakan kejadian tadi kepada Beliau. Maka Beliau bertanya: "Apakah masih ada yang 
tersisa darinya?". Aku jawab: "Ya masih". Maka aku sodorkan paha depan keledai tersebut 
lalu Beliau memakannya hingga habis sedang Beliau dalam keadaan berihram". Dan Zaid bin 
Aslam telah menceritakan kepadaku dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Oatadah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Meminta minum 


4 


BEN EL PA ab A ان بال قال حَدَدَنِي‎ AGA Kas ار‎ PE خا‎ 


جن 


NS sa Ta ab Ia SBI KEK ge UNG AK 
o tat p asi ANG ابو‎ Gen AR Pangan SA 


و 
Pr 2 <17‏ 


a‏ لسر مدقي پک AAN Las NG Age ANN LG‏ اكَالٌ 


A 


ر 


نش هی سه سه هي AL‏ 


2383. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepadaku 
Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Thuwailah, yang namana 
adalah 'Abdullah bin 'Abdurrahman berkata; Aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang bertamu di rumah kami ini dan Beliau 
meminta minum. Maka kami siapkan susu dari hasil perasan kambing kami yang kami 
campur dengan air dari sumur kami ini lalu kami sugukan kepada Beliau. Saat itu Abu Bakar 


duduk di samping kiri Beliau sedangkan 'Umar di hadapan Beliau sementara ada seorang 
'Arab Baduy di sebelah kanan Beliau. Ketika Beliau sudah selesai minum, 'Umar berkata: "Ini 
ada Abu Bakar, (berikanlah kepadanya). Namun Beliau memberikan susu itu kepada orang 
Baduy tadi karena yang berhak atas gilirannya, seraya beliau sabdakan: "Ke sebelah kanan 
dan ke kanan, ketahuilah dahulukanlah yang kanan". Anas berkata: "Ini adalah sunnah, ini 
adalah sunnah". Diucapkannya tiga kali. 


Bab: Menerima hadiah dari hasil buruan 


4 GAS 739 0 


4 7 22 و‎ 0 2 27 2 7 2 Pa 22 Pa 2 ak | 
Pa Ta و‎ an A اي‎ 


[4 


4 Las agi aé Kan juan GS 36 AAA KA al sa و‎ AE zi 
Ken IN siia S JONG کاو‎ ga aN AN ASI 


A 4 7 


al دي‎ 


133 بعد‎ On MG AE 


2384. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik dari Anas radliallahu 'anhu berkata: "Kami 
pernah disibukkan untuk menangkap kelinci di lembah Marru Azh-Zhohran, orang-orang 
berusaha menangkapnya hingga mereka keletihan. Kemudian aku bisa menangkapnya lalu 
aku bawa menghadap Abu Tholhah. Maka dia menyembelihnya kemudian dikirim daging 
paha depannya atau paha belakangnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dia 
(Anas) berkata: "Daging pahanya dan tidak diragukan lagi. Lalu Beliau menerimanya". Aku 
bertanya: "Apakah Beliau memakannya?". Dia berkata: "Ya Beliau memakannya". Kemudian 
dia sambung: "Setelah menerimanya". 


Éa gata jai SANE ANE E عن ابن شه اب‎ A La حد‎ 


ALE SA JAM LET con PAS AA PA AN َد‎ 


KAN Pa aa Aan Semua ا‎ A a BN < Z? عو‎ z 
IN Awa? Oi é. 2. ANENG يم اد‎ E 2 22 x22 2 راداي‎ 
Ss بِوَدَانَفْرَدَعَلِيّهِفلمَارَأَىمَافوَجْهِدِقَالمَاإِنا‎ lelai حَشياو هو بالا‎ å حمَارَاوَ‎ 
GA 
Ta 


2385. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari 'Abdullah bin 
'Abbas dari As Sha'bi bin Jatstsamah radliallahu 'anhum bahwa dia menghadiahkan 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam seekor keledai liar di Abwa: atau di Waddan namun 
Beliau menolaknya. Ketika Beliau melihat raut mukanya, Beliau berkata: "Kami tidak 
bermaksud menolak keledai tersebut, tapi kami menolaknya karena kami sedang ihram". 


Bab: Menerima hadiah 


A 


SÉE Á عَنَأَبِيهِعَنْعَابضَدَرَضِيَ‎ ETAETA GE 


LA 


2 LE اللو صل‎ SAS AU yi TEA saé Maa وَدَيبَدَايَاهميَوْ‎ 25 SEA AS 


A 29 
2386. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami 
'Abdah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 


bahwa orang-orang memilih barang yang terbaik sebagai hadiah dari mereka untuk hari 
pernikahan 'Aisyah dengan tujuan mengharap ridha Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. 


KAS 


TEA 0 pa 4 z 0 { 0 5 3 1 gr qz z 7 ا معو م و‎ 
PARA adan asah. HAN LB ES 


ENAGA IJK ENÍ يوسم ون لاسنو ةقر‎ KA LAN 
Kasai AIA عَلَيَدِوَسَلَّمَوَلَوْ کا اماما اک غل ایدو و‎ Pars CN E 


2387. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Ja'far bin Iyas berkata, aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Ummu Hufaid, bibi dari Ibnu 'Abbas menghadiahkan 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keju, minyak samin dan daging biawak. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memakan keju dan minyak samin tapi membiarkan daging 
biawak karena tidak menyukainya". Ibnu 'Abbas berkata: "Semua itu dihidangkan pada 
makanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, seandainya diharamkan tentu tidak akan 
dihidangkan pada makanan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ". 


5 


AN hee daa! GE GANG اهيبن‎ ESA 


4 1 - Pd 5 Z 


Sasa de asa IL انر سول الله صلی‎ NGAEN هر يَرَهَرَضِيَ‎ 
سلما گل‎ BLN Jaga ena CA Pa KU ATU 


= 


lang 


2388. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Ma'an berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Thohman dari Muhammad 
bin Ziyad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam apabila diberikan makanan, Beliau bertanya tentangnya, apakah ini sebagai hadiah 
atau shadagah?". Jika dijawab shadagah maka Beliau berkata kepada para sahabat Beliau: 
"Makanlah". Dan Beliau tidak ikut makan". Namun bila dikatakan hadiah, maka Beliau 
mengulurkan tangan Beliau lalu makan bersama mereka." 


—r 


ەم 
۰ 


TEE ي‎ 9 PIA ESEK SIK SKG KE ÉS BTCA EA 


RE PAEA PN AAN PE EN ISA 


2389. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberikan daging lalu 
dikatakan bahwa daging itu adalah shadagah yang diterima Barirah. Maka Beliau berkata: 
"Daging ini baginya shadagah (zakat) dan bagi kita ini sebagai hadiah." 


3 


A 


Eaa ووو‎ LA الاسم قال‎ NE اتا عد‎ SKG KE AS LE 23 EA na 


Pa ah Agen PERSEN ANA o 


A 


2 £ 


0 KTA aa Ke Kec PAES AA KOF 
ا‎ maja 


Le EA E Ria - 56 ZA 7 PAN AI 
معن‎ Mi iah GAS KAN SA NENG nn AM gak 


LA rah 
ry 


KENA ANIS رَو‎ 


2390. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Abdur Rahman bin Al Qasim 
berkata, aku mendengar cerita ini dari Al Qasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia 
berkehendak untuk membeli Barirah sementara mereka (tuannya) memberi persyaratan 
bahwa wala' tetap ada pada mereka. Kemudian hal diceritakan kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Belilah kemudian 
bebaskanlah, karena hak perwalian bagi orang yang membebaskannya". Kemudian Barirah 
diberi zakat berupa daging lalu dikatakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 'Ini 
shadagah yang diterima Barirah". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Daging 
ini baginya shadagah (zakat) dan bagi kita ini sebagai hadiah". Maka Barirah memilih untuk 
dirinya. 'AbdurRahman berkata: "Suaminya orang merdeka atau budak sahaya?" Syu'bah 
berkata: "Aku bertanya kepada 'Abdurrahman tentang suaminya, maka dia menjawab: "Aku 
tidak tahu apakah suaminya orang merdeka atau budak sahaya". 


Sea EME EA PU AA بو‎ Á Ja AAA SAS 


vd 2 wg ANG PL ل‎ Ke P y دوم‎ 7 2 20 La Pd 
AA REA Me jua Ge سَلَْمَعَلْعَايسَدَرَ‎ pena 


A 


en BAJA pa Gd D MAN aka es san SIN 


2391. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Abu Al Hasan telah 
mengabarkan kepada kami Khalid bin "Abdullah dari Khalid Al Hadzdza' dari Hafshah binti 
Sirin dari Ummu 'Athiyyah berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menemui 
'Aisyah radliallahu 'anha seraya berkata: "Apakah kalian masih memilliki sesuatu (untuk 


dimakan)?". 'Aisyah berkata: "Tidak, kecuali sesuatu yang dikirim oleh Ummu 'Athiyyah dari 
daging kambing yang engkau kirim kepadanya sebagai shadagah". Beliau bersabda: 
"Shadagah itu berarti sudah sampai pada tempatnya". 


Bab: Orang yang memberikan hadiah kepada sahabatnya 


MAU: 00‏ ولد 2 2 ر يي کد 272 م 2 pi‏ 2 و 0 2 9< WA‏ 236 22 
حَددَنَا Ado ala‏ ب حد تتا ماد بن ر ير عن هھ شام بن عر وَةعَن بيو عن عايشة رضي اله عنما 


E PA Z A - A Z - 
AAN AK AA 2112 LAMA AIN اهدده‎ A > همه‎ NC AU 


2 2م 
٠‏ 


2392. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Orang-orang memilih barang yang terbaik sebagai hadiah dari mereka untuk hari 
pernikahanku". Dan Ummu Salamah berkata: "Kemudian para shahaabiyah (isteri-isteri 
Beliau) berkumpul lalu dia ingin menceritakan hal itu kepada Beliau, namun Beliau 
menolaknya." 


22 236 م 0 ا و ر‎ 2 A 217 ملكي 0 واو و‎ NGT 55 i, 
WALAN AA ةعَنآ بي دعن‎ enea SO, KN 


N 


A 


Gg‏ سرك سرد له 


IM 
Bag ا‎ ag Ng 7 ai E NA y )و‎ 12 i AKAN LTS 
55 pa حَفْصَهُوَصَفِيه‎ pad bab Saja سول الله صل‎ SALA 


P 2 Z 4 P 7 4 z P aa 2 e? 2 
PAYA BA GIS يه وسلو‎ SAN bea) ya pe Pal gank و الح ربالا حر‎ 


0 T 24A 4 0 و‎ 2 Gan 0 T A 0 4 
MK Aai e كانت‎ a gak SN Je NU gang 


LA ERA EA IA ASI aa la sale Ga 
كلمي‎ ACA PA OROA MIL SAY as Lah 
اعيو وسم‎ SA ASN AAS SAN AAN سکم‎ IE رسو ل الو صل‎ 
WASA jis SBL AMA Ke 0 jata NG Sasa رکرو‎ 
Ta Jas LAI ên GE as SUS قات ماقا ل‎ 


42 E 7 SA AG Kn CA A1 HE a م 2 4ر س ر‎ > aAa ا د‎ 
2 ٠ 4 7 6 2 A A 2 ... 
AAN e KIUAS IIS ING فقالتمَاقالليشيئافقلىَها كلميه حتى‎ 


A Gie Ka 
8 


aoi ee NS‏ ألا bido SiB‏ يرسو لالم 


Aa GAME SA AA kasak SA Anas ْنَعَو‎ 


LENG en WENG NGALA te JANGGA 3) gi 
حب قالتٌ بل‎ bune YA ل يا‎ Sa Maa BEN J 
04 4 سم‎ x 2477 En 


LA A LA 
Pd (ad rd 2 (ad pa 0 Wa 
أنه قا اط‎ “AL <7 fol معام م‎ KAA اله‎ ANG seo GAN? 6 NE 2 
بسر لس فاتتهفا‎ ر١‎ b Loban) 9 3 ` CARI 
(JA SL) D) e P0 : EP) opb إل‎ a P 
Z ر‎ 
۳ A 5 “ م‎ 


2 
POS A 


AA 


“2 4 Z A 16 A e4? NG NI? A A -s 4z 
MIE Si Nn يدك اله اعدف‎ y 
z m 7 


NG 


Z ر‎ SA a 2 A 2 4 2 من‎ Di 2 2 9 73 Z 

LAGIAN i deia AE SA Eie 
7 74 4 pe 

BMA قال‎ LET hae صل‎ LAN قَنَظَرَ‎ ENG, ب حى‎ EP SK 

c 

| 


دح ANA NB <A‏ يه sg gS‏ م و0 * u‏ 
ي جکر A‏ أحكلامالأجي قاطمَة يڏ گر عن همام GANE SA‏ 


ra 


LAN 


م و وماس و ري دي هد م 


2 < ل ر‎ gi ANE ا ون‎ ga ENG 2 57 2 
(BEA PUN عرو‎ bê هق ام‎ ES a 


EB 


Za? Z 00 7‏ 7 5 و 0 A‏ - د واو 7 رس و 57 ? 
م NAN‏ اده CN AINE,‏ ا کے و عع كر ےا ےا چ اع به 


2393. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku 
saudaraku dari Sulaiman dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
bahwa isteri-isteri Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam terbagi menjadi dua kubu. Kubu 
pertama adalah terdiri Aisyah, Hafshah, Shafiyyah, Sawdah. Dan kelompok kedua 
diikutsertai oleh Ummu Salamah dan isri-isteri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang 
lain. Saat itu Kaum Muslimun mengetahui kalau Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sangat mencintai 'Aisyah. Apabila salah seorang dari mereka memiliki hadiah yang akan 
dihadiahkan untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia menangguhkannya. Ketika 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sudah berada di rumah 'Aisyah, barulah pemilik 
hadiah mengirim hadiahnya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam di rumah 'Aisyah 
radliallahu 'anha. Kebiasaan ini menbuat kelompok 'Ummu Salamah memperbincangkannya. 
Mereka berkata, kepada Ummu Salamah, "Coba kamu bicara kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam agar beliau menyampaikan kepada orang banyak bahwa siapa yang hendak 
memberi hadiah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendaklah hadiah itu 
diberikan kepada beliau dimana saja saat beliau berada di rumah-rumah isteri beliau". Maka 
Ummu Salamah menyampaikan apa yang dikatakan oleh mereka kepada beliau namun 
beliau tidak berkomentar sepatah katapun kepadanya. Kemudian kami tanyakan kepadanya, 
maka dia berkata,: "Beliau tidak berkata, sepatah kata pun kepadaku". Lalu mereka kembali 
berkata,: "Coba berbicaralah kembali dengan beliau". Maka Ummu Salamah kembali 
mengajak beliau berbicara saat giliran beliau di rumahnya namun beliau tetap tidak berkata 
sepatah katapun kepadanya. Kemudian kami tanyakan kepadanya, maka dia berkata,, 
"Beliau tidak berbicara sepatah kata pun kepadaku". Lalu mereka kembali berkata, 
"Berbicaralah dengan beliau hingga beliau mau berbicara denganmu?". Kemudian ketika 
giliran beliau di rumahnya, Ummu Salamah mengajak bicara beliau, maka beliau shallallahu 
'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Jangan kamu sakiti aku dalam masalah 'Aisyah, karena 
tidak satu wahyu pun yang turun kepadaku saat aku berada dalam pakaian seorang isteri 
kecuali 'Aisyah". "Aisyah berkata,: "Maka Ummu Salamah berkata, Aku bertobat kepada 
Allah karena telah menyakitimu wahai Rasulullah?". Kemudian isteri-isteri Beliau memanggil 
Fathimah, putri Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam untuk mengutusnya menemui 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka berpesan: "Katakanlah kepada beliau, 
sesungguhnya isteri-isteri ayahanda mencari keadilan Allah kepada ayahanda dalam perkara 
putri Abu Bakar". Maka Fathimah menyampaikannya. Lalu beliau berkata,: "Wahai ananda, 
apakah kamu menyukai sesuatu yang aku sukai?". Fathimah menjawab: "Ya tentu". Maka 


Fathimah menemui mereka seraya mengabarkan kepada mereka. Maka mereka berkata, 
'Kembalilah menemui beliau". Namun Fathimah enggan untuk kembali. Akhirnya mereka 
mengutus Zainab binti Jahsyi. Maka Zainab menemui beliau dengan perkataan yang keras, 
katanya: "Sesungguhnya isteri-isteri anda mencari keadilan Allah kepada anda dalam perkara 
putri Ibnu Abi Auhafah". Dia mengeraskan suaranya hingga sampai kepada 'Aisyah yang saat 
itu dia sedang duduk lalu dia mencelanya hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memandang 'Aisyah apakah 'Aisyah akan membalasnya. Maka 'Aisyah membalas apa yang 
ducapkan Zainab hingga membuatnya berhenti. Dia (Fathimah) berkata,: "Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memandang kepada 'Aisyah dan berkata: "Dia ini adalah putri 
dari Abu Bakar". Al Bukhari berkata,: "Kalimat terakhir ini adalah kisah Fathimah yang 
diceritakan oleh Hisyam bin 'Urwah dari seseorang dari Az Zuhriy dari Muhammad bin 
'Abdurrahman. Dan berkata, Abu Marwan dari Hisyam dari 'Urwah; "Bahwa orang-orang 
memilih barang yang terbaik sebagai hadiah dari mereka untuk hari pernikahan 'Aisyah". 
Dan dari Hisyam dari seseorang kalangan Ouraisy dari seorang dari suku Al Mawaliy dari Az 
Zuhriy dari Muhammad bin 'Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam; "Aisyah radliallahu 'anha 
berkata,: 'Aku sedang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu datang Fathimah 
meminta izin masuk". 


Bab: Hadiah yang tidak ditolak 


JA Z 
- 
ها 4م ور‎ 2 0 wg 


745 روم يج Da‏ لص ل KS, K3 2.2. 4 RED Dan‏ رو وود 
NS ARE SAS aia PNS‏ مَةَبَنْعَبّد 
NA Seras Banjar ZA 2 KINIE UA? AZ 212 42,‏ 
Ld EEN AE JG Kab ae LAS‏ قال SNN eE‏ 
e 7‏ كور مه 2 r‏ و w‏ 
Kab PAI desa‏ 


2394. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami 'Azrah bin Tsabit Al Anshariy berkata, telah 
menceritakan kepadaku Tsumamah bin 'Abdullah berkata: "Aku menemuinya lalu ia 
menyodorkan minyak wangi kepadaku seraya berkata, Anas radliallahu "anhu tidak menolak 
minyak wangi". Dia berkata: "Dan Anas yakin bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
menolak jika ditawarkan minyak wangi". 


Bab: Pendapat yang mengatakan "Boleh menghibahkan barang yang tidak ada di 
tempat" 


> A Zor 98 4 LA 76 A s 3 5 LA A Pari 
5m 5 3S 5 شهاب قالَذ‎ 5 Se Jake SAS BELU Wae Ta حدشتاسعید بنا‎ 
۴ .. اه‎ 


Pa - 
A? - 0 عو سدسم‎ 


Pd Pa و ر ر‎ Pa & 
ad ana paslon aa ga LA beo Pa ISA بَنَمَخْرَمَهَرَضِى الله ماو مرو‎ 
A A 3,1 A Pa 
د اعم وو‎ - A a A ANG? GA» EA LAS عه‎ AL F AA 04 x 
A PA - Pd - PA 
Si A a tu {27 و‎ E سر‎ E ESA A Azi 2 2 Go AG Pad x 
ahi Sa JÊG SEN EN yA a am a إل‎ 


IM 


as AN KENA LIGA SANA Zka ANG‏ | كه 
a) el‏ يفي AA GAN uas al‏ لك 


2395. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada 
kami Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata, bahwa 
'Urwah menyebutkan bahwa Al Miswar bin Makhramah radliallahu 'anhu dan Marwan 
keduanya mengabarkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika datang kepada Beliau 
utusan suku HawAzin, Beliau berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah Dzat yang paling 
berhak dipuji kemudian bersabda: "Kemudian dari pada itu, bahwa saudara-saudara kalian 
telah datang dengan bertobat dan aku berpikir untuk mengembalikan tawanan mereka. 
Maka itu siapa diantara kalian yang suka berbuat baik (untuk membebaskannya) maka 
lakukanlah dan siapa yang ingin mendapatkan haknya maka kami akan berikan haknya 
kepadanya dari sejak awal harta fa'i yang Allah karuniakan kepada kita". Maka orang-orang 
berkata: "Kami memilih berbuat kebaikan untuk anda." 


Bab: Imbalan dalam hibah 


o Ge ركني‎ PN لسن عن مام‎ A 5 


Ap? < 0 4 na q Pa 70 ر‎ | 
2 219 1125 ید کو‎ GANGGA ARAS ار کر‎ A 1 LI 0 % A ر‎ 
“< P 0 
عايشة‎ Sal 


2396. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Isa bin 
Yunus dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Adalah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menerima pemberiah hadiah dan membalasnya". Waki' dan 
Muhadhir tidak menebutkan dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha. 


Bab: Hibah untuk anak 


و م 22000 ۶ . a‏ دی عدا E‏ ال 
GAS‏ عد اله ن يو سف أ خم کا مالك عن ان ش هاب عن يد ن عبد الو خسو SEN NASA‏ 
E E ea DNAN A NE‏ ا Nda ln‏ 
بن شي EA UAN‏ النَعْمَانِ dd “ja sa bea) aa Aia‏ 


aaa JENIS هدا غلاماققال ا كلو ارك حلت‎ SALES 
2397. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman dan Muhammad bin An Nu'man bin 
Basyir bahwa keduanya menceritakan kepada An Nu'man bin Basyir bahwa bapaknya datang 
bersamanya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Aku hadiahkan 
anakku ini sebagai ghulam (pembantu) ". Maka Beliau bertanya: "Apakah semua anakmu 
kamu hadiahkan seperti ini?". Dia menjawab: "Tidak". Maka Beliau bersabda: "Kalau begitu, 

lebih baik kamu bawa pulang kembali." 


Bab: Saksi dalam hibah 


وه LAI‏ ا 


A Daa > Al a Lg 2 2 رمع عار و‎ 
AN ر ضى‎ MENU قال سيعت‎ ea Mei 


A 


7 24 5. ر‎ (P هار و ر ر‎ 2 NGGEN 2 Z f 564 Zo ° NT ANA 
يقو ل أعَطاني أي عَطِيهُ فَقَالتعَمَرَة بِنَتُرَوَاحَهُ لا أَرْصَى حَنَى تشهد‎ Aa) عَمسَمَاوَ هو عل‎ 


Bs; KAWA JAN EPA PPA PTN TA GN EA 
مِنْعَمَرَة‎ SA Sela إن‎ JUS AS akan bo ha AN A 
Aa Le 2 AT ارم‎ RALA PAN ee 5 14, رر‎ 1 
هذاقاللاقال‎ AN سَابِرَ‎ EAST شَهِدَك يَارَسُو ل الته قال‎ Ia بِنَتِرَوَاحَه‎ 
SS AV ing Ia GAN 6 


2398. Telah menceritakan kepada kami Hamid bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Hushain dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir 
radliallahu 'anhuma berkhutbah diatas mimbar, katanya: "Bapakku memberiku sebuah 
hadiah (pemberian tanpa imbalan). Maka 'Amrah binti Rawahah berkata, "Aku tidak rela 
sampai kamu mempersaksikannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka 
bapakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku memberi anakku 
sebuah hadiah yang berasal dari 'Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkan aku agar 
aku mempersaksikannya kepada anda, wahai Rasulullah". Beliau bertanya: "Apakah semua 
anakmu kamu beri hadiah seperti ini?". Dia menjawab: "Tidak". Beliau bersabda: 
"Bertagwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian". An- 
Nu'man berkata: "Maka dia kembali dan Beliau menolak pemberian bapakku". 


Bab: Hibah suami untuk isteri dan isteri untuk suami 


r 


iái JIE gh KANG Para EA ne AS 1 0 NGA 


Se PA ااك عَلَيَهِوَسَلَمَ‎ án fe tAn SEGG > jane 


Ta Zs 


PA PNY FA AO 3 Na bsa a A 
AAA Aas Ja SIA EYE قد کر‎ 
Kena 


2399. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin 
'Abdullah; "Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menderita sakit dan terasa bertambah berat, Beliau meminta izin kepada isteri-isteri Beliau 
agar Beliau dirawat di rumahku lalu Beliau diijinkan. Beliau keluar dengan berjalan tertatih, 
dan kedua kaki Beliau diseret di atas tanah. Saat itu Beliau dibantu oleh Al 'Abbas dan 
seseorang yang lain". 'Ubaidullah berkata: "Aku menceritakan kepada Ibnu 'Abbas apa yang 
diceritakan oleh 'Aisyah. Maka dia berkata, kepadaku: "Tahukah kamu siapa orang yang lain 
itu, yang tidak disebut namannya oleh 'Aisyah?". Aku katakan: "Aku tidak tahu". Dia berkata: 
"Orang itu adalah "Ali bin Abi Tholib". 


CA EN Ea اناوس عَ‎ SS َيب‎ Sis ب ٳټر اهم‎ AAA SAS 
AP گال ڪلب يقي‎ E At NABA NA 


2400. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas 


radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang 
meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan 
kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya". 


Bab: Menghibahkan seorang budal wanita kepada selain suaminya 


P س‎ 


D Na ENAA a A Jatek‏ ا ى 
DN 4‏ 


2401. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah 
dari 'Abbad bin 'Abdullah dari Asma' radliallahu 'anhu berkata: Aku berkata: "Wahai 
Rasulullah, aku tidak memiliki harta kecuali apa yang diberikan oleh Az Zubair Apakah aku 
boleh bershadagah dengannya?" Beliau menjawab: "Bershadagalah dan jangan kamu tutup 
rapat guci tempat menyimpan makanan itu, karena nanti Allah menutup rezekimu". 


1 n. e e اله بن‎ AE SS عبد الله بَوْسَعِيدٍ‎ ESA 


2402. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Hisyam bin "Urwah dari 
Fathimah dari Asma' bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berinfaqlah 
dan jangan kamu hitung-hitung (pelit) karena nanti Allah akan berhitung kepadamu dan 
jangan kamu tutup rapat guci tempat menyimpan makanan itu karena nanti Allah akan 
menutup rezekimu". 


ios yv BAANG 


ددر ه l‏ ر 


ME aa gal صل‎ AN JAN 155 EMAS KA engan 
AAN NAN BA TAI LN AA Waa AE KRI 


AES و‎ pak bé gi AN قال بکد به‎ 359 PNG SN Sisi لَوَ‎ 


2403. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dari Al Laits dari Yazid dari Bukair 
dari Kuraib, maula labnu 'Abbas bahwa Maimunah binti Al Harits radliallahu 'anha 
mengabarkan kepadanya bahwa dia telah membebaskan budak wanitanya namun dia tidak 
meminta izin terlebih dahulu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika hari giliran 
Beliau di rumahnya, Maimunah berkata: "Apakah kakanda telah mengetahui bahwa saya 
telah membebaskan budak wanita saya, wahai Rasulullah". Beliau bertanya: "Apakah kamu 


sudah melakukannya?" Dia menjawab: "Ya, sudah". Beliau bersabda: "Jika seandainya kamu 
hibahkan budak itu kepada bibi-bibi kamu tentu kamu akan mendapatkan pahala yang 
besar". Dan berkata, Bakar bin Mudhor dari 'Amru dari Bukair dari Kuraib bahwa Maimunah 
telah membebaskan (budaknya). 


PA 
و‎ A 


A 2 0‏ 
b,‏ مايه وو 2 2247272% 62خ سمح ب ا سل ا ا و ا ل 3G‏ 
e ES‏ بن مو ga‏ أخبر Ge AA ES eE PAGE PPAS‏ الله 


Ba PA Basung HAN كيه و سام ذا‎ IAI کان رسو‎ SEE 


WE AA ES AN KI مهاو‎ AAN ق م ل ڪلام‎ Gaal حر‎ 

(PESAN Je AN AE AA صل‎ GAN AA 
2404. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam apabila hendak 
mengadakan suatu perjalanan, Beliau melakukan undian siapa diantara isteri-isteri Beliau 
yang keluar namanya untuk turut serta bersama Beliau. Dan juga Beliau selalu menggilir 
isteri-isteri Beliau untuk setiap hari dan malamnya kecuali Saudah binti Zam'ah yang dia 
telah menghibahkan jatah giliran hari dan malamnya kepada 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dengan tujuan mencari ridho Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Kepada siapa hadiah harus dahulu diberikan? 


4 
Log حو‎ K 


A A 
ىة عا ى غم أن الو عن ا‎ AA ا‎ E کا‎ 
sa yadi “2 i K i e 


CA ينفإ‎ JII CE BEI رضي‎ AN 666 an َي‎ SAGA 


< 08 A 

BE ASA 

2405. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 

kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu 'Imran 

AlJawniy dari Thalhah bin 'Abdullah, seorang dari suku Bani Tamim bin Murrah dari 'Aisyah 

radliallahu 'anha berkata; Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, aku mempunyai dua tetangga. 

Kepada yang manakah dari keduanya bila aku memberikan hadiah?" Beliau menjawab: 
"Kepada yang terdekat pintu rumahnya denganmu diantara keduanya". 


Bab: Tidak menerima hadiah karena ada sebab 


w 


\ p5 


A Pk KENYA 2 A A A AK 2‏ 813 و 04 bar 2246 sA‏ 
لَيَمَانِ خب ر نا شعي عن الزهريٌّ قال أخبرن ai‏ عمد الله بن Sai‏ 
5 3 


P ت‎ r 


g - Pa A 1 
اا‎ î AE AN AA AI AAA ع‎ az 
صل الله‎ AI MA حبر هان همع الصَّعْبَ بن جَنَامَه اللَيّنِيَوَ كانم‎ LAN عباس رضي‎ 
0 AÍ A 2 > 0 R 0 K ? 0 r 
حش وَهِوَبِالابْوَاءِأوْ‎ AA SAN أنه اه دی لر سول‎ aba laa pale 
5 25 
2 


ANG MAS GAR I سم‎ UNAS F> MEGAT Ig ريه‎ 
فلمَاعَف في وَجّهي رَدَهْهدِيّتِي ل لسن ار‎ pa 


A 


05 3 


aA NG 2 ووه‎ 
Cr ne 


A 


7 PMI A 

Mi AeA 1g 
- 

. 


2406. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 
'Utbah bahwa 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhu mengabarkannya bahwa dia mendengar 
Ash Sha'bah bin Jatstsamah Al Laitsiy seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengabarkan bahwa dia memberi hadiah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
seekor keledai liar saat Beliau sedang berada di Abwa' atau Waddan dalam keadaan 
berihram lalu Beliau menolaklnya". Sha'bu berkata: "Ketika Beliau mengetahui raut wajahku 
karena hadiahku ditolak, Beliau berkata: "Kami tidak bermaksud menolak hadiahmu namun 
kami sedang dalam keadaan berihram". 


7 


BAN عاي‎ MEN EP ENAK يداه بن‎ UAS 


ANGGANG ا ون‎ E Pa bayaran AA AN A رَضِيَ‎ 
kat > رو‎ A ga 0 ےار ۰و‎ AAZ Z 25 ^ IE 
NA A3 1 أي‎ NN YAA SENJA AIA 


وا يمَفْسِي بيدهلا Ba IE SA 33 SAN AAA : SNI‏ جيرا 


4 4 5 JAAN 2 4 AA 4 sé 2A FA Éni أو‎ E و‎ 


2407. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dari Abu Humaid as-Sa'idiy 
radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki 
dari suku Al azdiy sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini 
untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau berkata: "Biarkanlah dia 
tinggal di rumah ayahnya atau ibunya lalu dia lihat apakah benar itu dihadiahkan untuknya 
atau tidak. Dan demi Dzat yag jiwaku di tangan-Nya, tidak seoragpun yang mengambil 
sesuatu dari zakt kecuali dia akan datang pada hari giyamat dengan dipikulkan di atas 
lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang 
mengembik". Kemudia Beliau mengangkat tangan Beliau sehingga terlihatt oleh kami ketiak 
Beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku 
sudah sampaikan".... sebanyak tiga kali". 


Bab: Jika menerima hibah atau menjanjikannya, kemudian ia meninggal sebelum 
hibah tersebut diberikan 


JET هع جَايرَارَضِيَ‎ SUNAN ASI AE YA Ela 
ندر کو عر‎ Kam عا خرن‎ Fc KE a 


e4 LA 15 7 - 23 ana, 
AA وغد‎ MTA ال‎ e KIE AAA S بو‎ AGA AA 


A 


H. 


SAE á jeeni EA HAH 


En 


2408. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Al Munkadir dia mendengar Jabir radliallahu "anhu 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadaku: "Seandainya tiba kepada kita 
harta dari negeri Bahrain aku pasti memberikan kepadamu sekian". Beliau mengucapkannya 
tiga kali. Dan harta Bahrain itu belum juga datang hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
keburu wafat. Kemudian (Setelah harta datang) Abu Bakar memanggil penyeru lalu berkata: 
"Siapa yang kepadanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berjanji atau mempunyai 
hutang hendaklah datang kepada kami". Maka aku datangi dia dan aku katakana, 
"Sesungguhnya Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah menjanjikan aku". Maka Abu Bakar 
memberiku sebanyak tiga tangkup (ukuran dua belah telapak tangan) ". 


Bab: Bagaimana serah terima budak dan barang? 


TEE a Fa EN ESA NE ÊNGG an PA ai Ya 


5 


Ú > GAN e Ga PA IBU a aha sisia AIA e 
و‎ BG aiat ák AM : GANEP sdl 


Ta a Sa AS NGINA BAE 


2409. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah radliallahu 'anhuma berkata: 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membagi-bagikan pakaian (rida') namun Beliau tidak 
memberi satupun kepada Makhramah. Maka Makhramah berkata: "Wahai anakku marilah 
kita menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam". Maka aku berangkat bersamanya lalu 
dia berkata: "Masuk dan mintakanlah untukku". Dia berkata: "Maka aku pintakan untuknya 
lalu Beliau keluar menemuinya dengan membawa rrida' lalu berkata: "Kami sengaja 
menyimpan ini untukmu". Dia (Al Miswar) berkata: "Bapakku memandangnya lalu berkata, 
Makhramah telah ridho'?. 


Bab: Jika memberikan hibah kemudian diterima oleh orang lain, namun ia tidak 
mengatakan 'Aku telah menerimanya' 


KD ala Wala MAN PN Ja KUTA KE دَبَوْمَحَبُوبٍ‎ MEA GAYA 


Is SEK la gal NAWA E ل‎ E Gesi paté 


MP | NGÊS 4 


Sela At yai PARAS م 0 فرَمَصَانَقَالَتَجِدرَقَبَهُكَالَلاقَالَ‎ 
Keda Ant METE كيدا قال لا‎ Lain عه‎ Sant قاللا قال‎ 
YEN BI Mas E ya 5 Lag AIA ee َال‎ Kas 


LA 


LAQ A Sa TEMAN‏ م TE‏ ووو 
ja‏ خ مِنَا قال اذهب فَأطعِمّه آهلك 


2410. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Humaid bin 
'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Ada seorang laki-laki datang 
kepada Sahabat dan berkata: "Celaka aku". Maka Beliau bertanya: "Kenapa?" Orang itu 
menjawab: "Aku berhubungan dengan isteriku di bulan Ramadhan". Beliau bertanya: 
"Apakah kamu punya budak?" Orang itu menjawab: "Tidak". Beliau bertaya lagi: "Apakah 
kamu sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut?" Orang itu menjawab: "Tidak". Beliau 
bertaya lagi: "Apakah kamu sanggup memberi makan enam puluh orang miskin?" Orang itu 
menjawab: "Tidak". Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: "Lalu datang seseorang dari 
kalangan Anshar dengan membawa karung besar yang penuh berisi kurma, lalu Beliau 
berkata: "Pegilah dengan kurma ini dan shadagahkanlah". Orang itu berkata: "Untuk orang 
yang lebih membutuhkan dari pada kami wahai Rasulullah?. Demi Dzat Yang mengutus anda 
dengan hag, tidak ada diantara penduduk yang keluarganya lebih membutuhkan 
dibandingkan kami". Maka Beliau berkata: "Pulanglah kamu dan berilah untuk makan 
keluargamu" 


Bab: Jika menghibahkan hutang kepada orang lain 
A PA 


A 


PMN b ئش وَكَالَ اللَيَتُحَدَّنِي‎ HE A 
EAA [AKA ANGGEN an مَالِكِأَمَّجَابِرَ‎ S3 
اثْمَرَ حَايطي‎ East Pat AN AN PAN BEA 

an AS يقاو اَم عط رَس ول الو صل‎ AI 


A عه‎ 


EK بال‎ jab ES 5 JEN حِنََصْبَحَ قَطَافٌ في‎ KA NGANG OKE gadhe 


A, 


0 
MEA YAA 
حد عبد‎ 


عَبّدالها 


PRA oia sg NN PA 
رةد‎ SEN NG ad II 3 Ada aké SIA موا اضر‎ NGANG a 


ANG yn JIAN GANG gan SAE 
2411. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dan berkata, Al Laits telah menceritakan kepadaku 
Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Ka'ab bin Malik bahwa 
Jabir bin "Abdullah radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya bahwa bapaknya terbunuh 
sebagai syahid dalam perang Uhud lalu orang-orang yang mempunyai piutang datang, 
mereka mendesak meminta pelunasan hak-hak mereka, maka aku menemui Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku berbicara dengan Beliau, lalu Beliau meminta kepada 
mereka untuk mau menerima buah-buahan dari kebunku dan agar mereka membebaskan 
beban hutang bapakku namun mereka tidak mau dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
tidak memberikan kebunku dan juga tidak membagi-bagikannya kepada mereka seraya 
berkata: "Aku akan datang besok pagi kepadamu". Maka Beliau datang kepada kami pagi- 
pagi lalu Beliau mengelilingi pepohonan kurma lalu berdo'a untuk keberkahan buah- 
buahnya. Maka aku memetik buah-buah kurma tersebut, aku lunasi hak-hak mereka dan 


masih ada tersisa untuk kami buah-buah kurma tersebut, lalu aku temui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ketika Beliau sedang duduk, lalu aku beritahukan kejadian tadi 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada 'Umar: "Dengan wahai 'Umar", 
sementara 'Umar dalam keadaan duduk. Maka 'Umar berkata: "Peristiwa ini membuktikan 
bahwa kami mengetahui bahwa anda adalah Rasululoh. Demi Allah, anda adalah Rasulullah. 


Bab: Hibah satu orang untuk orang banyak 


IM LA A 4 A 03 
ا کا وا هد أ امه‎ ANNA Segan كاد‎ 
ag s SN Tana يالله‎ Sayan HE AE ar 

“39 ر‎ <2 A 


22.42 9 KAN و“‎ 2 NA اس بو‎ KT Ru Muna 21 
JES فقال للغلام‎ Se a NE Anna ED فشر‎ Ty da sa 


- e 2 


LA LA 
Z c 


edi - 4 A BA AA 0‏ سر ت 
ACACA A 2 Ch AKU AA 2‏ 
MS BERAS‏ كنتلا و تر بتصيبي MBA yan 3G Elia‏ 


2412. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Oaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu bahwa, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi suguhan minuman, Beliau meminumnya sementara disamping kanan Beliau 
ada seorang anak kecil sedangkan di sebelah kiri Beliau ada orang-orang tua. Beliau berkata 
kepada anak kecil itu: "Jika kamu izinkan, aku akan berikan kepada mereka". Anak kecil itu 
berkata: "Aku tidak lebih mementingkan seorangpun selain anda". Maka Beliau memberikan 
apa yang di tangan Beliau kepadanya. 


Bab: Hibah yang telah diambil dan yang belum, hibah yang telah dibagi dan yang 
belum 


G - 2 i PA A PA PPA AP مرا و‎ 
PA ام اس عام‎ Ka ا‎ > Ea TA 282٠+ AEA A AA 


Ate E 26 
جدفقضاني وَرَادَني‎ || 


2413. Telah menceritakan kepada kami Tsabit telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 
Muharib dari Jabir radliallahu 'anhu berkata: "Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
saat Beliau berada di masjid, lalu Beliau membayar hutangnya kepadaku dan memberi lebih 
kepadaku." 


2و ر ت 


EA 253 00 AG 259‏ دور م م 7 Ba E‏ د 2 هه Pak‏ 0 
حدثتا محمد بنڊشار PAS ESA‏ خد تاش عب عَنّ ب معت جَابر RE‏ الله رضی الله 
ر وور AA‏ وو و اس Os‏ ا جره اه ML Ao ara‏ 2 23 
Lagi‏ يقو ل بعت من النَبىَ صل A GA LAN‏ عير في Ka Aa NS baja‏ قالات المَسجد 
کر a Aza 2 b2 22 > AIL o NGE LA In PERT WE APE‏ 
a‏ شعَبة ار هفو رول فار جح قمَا رال معي iaa,‏ أصَاببًا أهل الشآم 

يَوَمَالحَرَّة 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada‏ .2414 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muharib aku medengar Jabir‏ 
bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: "Aku menjual seekor unta kepada Nabi‏ 
shallallahu "alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Ketika kami sudah sampai di Madinah,‏ 
Beliau berkata: "Datanglah ke masjid dan shalatlah dua raka'at". Lalu Beliau menimbang".‏ 


Sx 


Syu'bah berkata: "Aku kira dia berkata: Lalu Beliau menimbang untukku". Maka Beliau 
memberi lebih untukku sehingga masih terus ada kelebihan itu hingga kmai menghadapi 
bangsa Romawi dalam perang sulit di musim panas". 


PAR ON سُولَاسَهصَل‎ Dn عَنْسَهْل بن سَعْدِرَضِيَ‎ SAR Ak NANA 
4 Ta Kan Aa NGU JG A م‎ 
IN ek ag لاما‎ SIS rS 


TA? 


2415. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin 
Sa'ad radliallahu 'anhu bahwa, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi suguhan 
minuman sementara disamping kanan Beliau ada seorang anak kecil sedangkan di sebelah 
kiri Beliau ada para orang-orang tua. Maka Beliau berkata kepada anak kecil itu: "Apakah 
kamu mengizinkan aku untuk aku berikan minuman ini kepada mereka?". Anak kecil itu 
berkata: "Tidak wahai Rasulullah, Aku tidak lebih mementingkan terhadap seorangpun selain 
anda". Maka Beliau memberikan apa yang di tangan Beliau kepadanya. 


ER 14 


Ae Ca ea سْعْبَةعَنْ‎ NAN ET, IKEA عبد‎ AS 


3 125 JUS las SETAN الله‎ Ape Se 2 SEL هر يَرَهَرَضِيَ‎ 


A - 4 Gg A 1.2 p Z 


Sada انالا تجدسًا انا هي‎ sg الهسًاقَاعَطوهًا‎ AJE NA LP 
A 


AWANE LS AS ata BELA هاقاغطو‎ aa, 


2416. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin "Utsman bin Jabalah berkata, telah 
menceritakan kepadaku bapakku dari Syu'bah dari Salamah berkata, aku mendengar Abu 
Salamah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Ada seorang laki-laki yang kepadanya 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mempunyai hutang lalu para sahabat ingin 
(memberina pelajaran) namun Beliau berkata: "Biarkanlah dia, karena bagi pemegang 
kebenaran berhak menyatakan kebenarannya". Lalu Beliau berkata: "Belilah satu ekor anak 
unta lalu berikanlah kepadanya". Orang-orang berkata: "Kami tidak mendapatkan anak unta 
yang dimaksud melainkan ada seekor anak unta yang umurnya lebih". Beliau berkata: "Beli 
dan berikanlah kepadanya karena sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah siapa 
yang paling baik menunaikan janji". 


Bab: Jika suatu jamaah memberi hibah untuk suatu kaum 


II Ph 53 Sema 


ALANA 21 Ea nasi 


pa d 


Meluas jl AN Filim aa 54 


2 NGA AH رر ا ر‎ 2 í ALA P EDE -4 AZ a Da رع‎ 
BAHAWA 5 ANE NE 3 FLA ANIS AAA فَسَألوةآانٌ 4 يرم امو‎ 


2 2 P 


An BEN ko ÊNGG ELIA Aa 


A A 


pa 
G 


Pa 

A (gr,‏ و رر و دشم ده a11 x Tae‏ عر A 0 GANG AS‏ م 2 F‏ ير جو 
هي كار 2 eo”, GEA PEA AN‏ 2 . 6 ۰ ر w ٠‏ ا و و سس سس . سے Da‏ 
و فى Pp‏ 


4 < ا ر‎ e qUe Zr 22 اس‎ áz و 3 رره‎ 0 2 
JA اله بمَاهو‎ Sea SAS aa SU Ben UN SINI ِلَب‎ 


... 


- - PA 
A 7 A 4 A 


2 2 PE A 529 سر اس رو $- اام‎ Ae 7 Ta. A 2١2 r Ka PAGI 
2 Kau 1 رَأْيَتُأ‎ soo BL sak RS AI أمَابَعّدفانٌ‎ 
ر 5 م‎ 7 TT, 25 g ai? G 
Ter rr, 73 0 G ا ر ر‎ Ž SREDU K 1 2س‎ 7> A { 
Ján Kena a rana 
رو‎ {ə 3 ا‎ 2 PA PA Pn ATA KAT 4 ام‎ PA ا‎ AIS 
يَأَذْنَ فار جعوا‎ yana فقال إِنَالاتَدَرِيمَنَأَذِنَمِنْحكمْ‎ Mu Ja 
KIE Gy Mo ar ےر‎ ANGGAPE ab کو ور کو کر‎ ANGGANG Lega" Bi 
اوماد 24 ره‎ TN SAN - < ر و ر‎ PA ر ر ار شع وو ور‎ 
AG AE خر‎ Maba 3 او هذا ال ِي بلغ تام نبي‎ pal ea بم‎ ba Abah 


قَهدَاالذِيبَكَمَتَا 


A 2 


2417. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwa Marwan bin Al Hakam dan Al Miswar bin 
Makhramah keduanya mengabarkan kepadanya, Nabi shallallahu "alaihi wasallam didatangi 
oleh utusan suku Hawazin yang telah memeluk Islam lalu mereka meminta kepada Beliau 
agar mengembalikan harta dan para tawanan mereka. Maka Beliau berkata kepada mereka: 
"Bersamaku sekarang ada orang-orang sebagaimana kalian lihat dan ucapan yang paling aku 
sukai adalah yang paling benar. Maka pilihlah salah satu dari dua hal, apakah tawanan atau 
harta dan sungguh aku akan memberi kesempatan terhadap mereka". Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam menanti mereka sekitar sepuluh malam ketika mereka kembali dari Tha'if. Setelah 
jelas bagi mereka bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak akan mengembalikan 
kepada mereka kecuali salah satu dari dua pilihan, mereka berkata: "Kami memilih 
tawanan". Beliau berdiri di hadapan Kaum Muslimin kemudian memuji Allah yang memang 
Dia paling berhak untuk dipuji lalu bersabda: "Kemudian dari pada itu, saudara-saudara 
kalian ini datang kepada kita dengan bertobat dan sungguh aku berpikir akan 
mengembalikan para tawanan. Maka siapa diantara kalian yang suka berbuat baik (dengan 
membebaskan tawanan) dalam masalah ini maka lakukanlah, dan siapa diantara kalian yang 
ingin tetap menjadikannya sebagai haknya maka kami akan berikan kepadanya harta fa'i 
yang sejak awal Allah mengaruniakannya kepada kita, lakukanlah". Maka orang-orang 
berkata: "Kami memilih berbuat baik (menyerahkan mereka wahai Rasulullah". Lalu Beliau 
berkata, kepada mereka: "Kami tidak tahu siapa diantara kalian yang berhak memberi izin 
dan siapa yang bukan, maka itu kembalilah hingga kalian bawa para pimpinan yang 
mengurusi urusan kalian". Akhirnya mereka pulang dan berbicara dengan para pimpinan 
mereka lalu kembali menghadap Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan mereka 
mengabarkan bahwa mereka telah menyetujui dan memberi izin". Inilah kisah yang sampai 
kepada kami tentang para tawanan suku Hawazin". Kalimat terakhir (inilah kisah...) adalah 
ucapan Az Zuhriy. 


Bab: Barangsiapa diberi hibang dan di sekelilingnya ada banyak orang, maka ia 
lebih berhak 


PA 
ع و سم‎ ND 


او وري ورا ر کو Gt 0 AA Pn‏ 
SI‏ أخبرناعَيّد AN‏ نا شعبةع : سلمة ب KAS ٠:‏ ع ار سلمةع ° 
E 5‏ خبر ناعم خبرنا شعبه عن بن Pali SB‏ 


LA 
AG KEN 


4 4 Ti ac مومه کر‎ 7 A وم‎ 
PAS JELEK SSI IA SAE صل‎ AN LAN رضي‎ 


- - - 
e A 3 ر و ر‎ e 


AS 2 اخسن‎ LAN IE من ستو‎ Je LESAN GA La 


2418. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mugatil telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Salamah Kuhail dari Abu Salamah 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa pernah 
Beliau mengambil seekor anak unta lalu datang pemiliknya menagih. Orang-orang pun 
memberi komentar yang negatif terhadap orang yang menagih itu. Lalu beliau bersabda: 
"Sesungguhnya bagi pemilik kebenaran boleh menyatakan terus terang keinginannya". Lalu 
Beliau membayar dengan anak unta yang umurnya lebih tua daripada unta orang itu lalu 
bersabda: "Sesungguhnya yang terbaik diantara kalian adalah yang paling baik menunaikan 
janji." 


4 وام 4 Z‏ وص 
22147827 س و وو اا و شروب" م و 2 واه 4ر ر | ل سج لول أده ك١‏ ف 
AEE AEE ANA‏ ررحتي ا عم AAN‏ 


LA N 


5 


G 7 2 4 Z 
رر ار‎ {25 TNI PEG LETAK ودرا ر9‎ NA ع سر ع سه‎ ot A 
A 

4 2 يور‎ Í he L8 F F Aan Í A G4 Ta LA 3 
إو ے ےار‎ LG LB INAWR A و و سه أ ع‎ a MECN ONLY AA A Kan 
ajah الله‎ aa aa صل‎ GAN تقد م‎ NE فقول بو‎ 
KN <s ده 7 1ل‎ AN A MAA Na NGA gh NGE y2 
Ladang To BEN بِعَنِيه فقَالعمَرُ هو لك فاشتراه 7 لهو‎ 


2419. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Ibnu 'Uyainah dari 'Amru dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia pernah 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan dengan menunggang unta 
yang masih muda milik 'Umar. Saat itu dia mendahului laju Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
maka bapaknya berkata: "Wahai 'Abdullah, janganlah seseorang mendahului Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Juallah unta 
itu kepadaku". Maka 'Umar berkata: "Unta ini untuk baginda". Maka Beliau membelinya 
kemudian berkata: "Unta ini untukmu wahai 'Abdullah dan pergunakanlah sesukamu". 


Bab: Hadiah sesuatu yang dilarang untuk dipakai 


PEA‏ ساو واه م AK g‏ وات ع 9 خو 24 M‏ غير AI‏ > وهم 
ANAKE Ea‏ بن عَنَّمَالِِعَنَنافِجعَنَعَبَّد E‏ رَضِيَ SA‏ 


4 


IM 
اد وار‎ 15 2127% 7, TUNA A NAME A 213 SARA Lai 
ja EE BN A انر الا‎ GET a Aa 

Ja yah خُلل فَأَعَطى رسو لاله صل الله‎ A3 ga NGA حلا‎ NA KANG SI قال‎ 


MENU dada, PIRA YANA AA Gia 
Kan أخالة بم‎ 


2420. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata, 'Umar bin Al Khaththob melihat pakaian 
terbuat dari sutera di depan pintu masjid, lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, alangkah 
baiknya seandainya anda beli pakaian ini lalu Baginda kenakan pada hari Jum'at atau saat 
menyambut utusan (delegasi) ". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini tidak akan mendapat bagian di 
akhirat". Kemudian datang (hadiah diantaranya ada pakain) sutera. Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memberikan pakaian sutera tersebut kepada 'Umar bin Al 
Khaththob radliallahu 'anhu. Umar berkata: "Baginda menyuruh aku mengenakannya sedang 
Baginda sendiri dahulu pernah berkomentar pakaian ini tak layak dipakai". Maka Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu 
pakai". Lalu "Umar memberikan pakaian sutera tersebut kepada saudaranya yang musyrik di 
kota Makkah". 


KE YAN Pen KA او جر‎ PR SA Gis 


TA 


KAKAK Nak JI AE Sala gal Ae NG 
و للد ىياقاتاها عل قد گر‎ KW ES a KAJEN ری حل اع یوو‎ ) 
EREA jan Ja ANENG ي فيه‎ AIA 


2421. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Fudhoil dari bapaknya dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi rumah Fathimah namun Beliau tidak segera masuk. 
Kemudian 'Ali datang, dan Fathimah ceritakan peristiwa ini kepadanya. Kemudian 'Ali 
menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: "Aku melihat di 
pintu ada tabir yang ada lukisannya". Maka 'Ali berkata: "Aku tidak punya kepentingan 
dengan dunia". Lalu 'Ali menemui Fathimah dan menceritakan, maka Fathimah berkata: 
"Silakan Beliau memerintahkanaku apa saja sesuka Beliau". 'Ali berkata: "Sebaiknya kamu 
kirimkan saja tabir itu untuk si fulan yang barangkali keluarga mereka membutuhkannya." 


EL EET NG graha POC, Aya IN Eren 5 SAS La بم‎ GA SAS 


” 
و 


Sena Kara ayla KA ELANG َأَهْدَى‎ wg 
Pan 


2422. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdul Malik bin Maisarah berkata, aku 
mendengar Zaid bin Wahb dari 'Ali radliallahu 'anhu berkata: "Aku diberi hadiah kain 
bermotif garis dari sutera oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku kenakan, maka 


nampak aku lihat kemarahan dari raut wajah Beliau. Kemudian aku bagikan untuk isteri- 
isteriku". 


Bab: Menerima hadiah dari orang musyrik 


ye 


PSA دس رَضىّ‎ ANGGA AA ANA veer an س ر‎ PAPAN OM Sta Ke AI SS 


4 2 4 Pa P PE PPA ور و 2 ح‎ ZAH Da x 
ISA LN عن كر بر‎ Pen sal جه‎ la sale صل‎ ANN NAK 


1 


7% PEE 21653 >> و م‎ A 27 A z 
er منّهذاو‎ g Ég a a ANANG 8 Nah 


Para NN Re AN ata ڏو‎ 3 AG 
2423. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Oatadah 
telah menceritakan kepada kami Anas radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam dihadiahi baju jubah terbuat dari sutera tipis dan sebelumnya Beliau telah 
melarang memakai sutera lalu orang-orang menjadi heran karenanya. Maka Beliau 
bersabda: "Demi Dzat Yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh sapu tangan Sa'ad bin 
'Ubadah di surga lebih baik dari ini" Dan berkata, Sa'id dari Qatadah dari Anas: Bahwa 
Ukaidar Dumah yang menghadiahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


ر يل ل و A‏ و عد y -NA‏ ر ھور 217 < KEN‏ 2 
PANA AN‏ بن BA‏ ا ل 


Gesa aa مو‎ aa esa ah Kerta asa 
TA NY 250 AA AI WON NA 


2424. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Hisyam bin 
Zaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa, ada seorang wanita Yahudi yang datang 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa seekor kambing yang telah 
diracun lalu Beliau memakannya. Kemudian wanita itu diringkus dengan bukti daging 
tersebut dan dikatakan: "Tidak sebaiknyakah kita bunuh saja?" Beliau menjawab: "Jangan". 
Sejak itu aku senantiasa aku melihat bekas racun tersebut pada anak lidah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


Koit NEE Eit aloso SAMALIHA | AKAN Je A 
aja SA LAN a َم لانو‎ Ana ای ر اعا‎ sana: 


4 Pd K Pd 
فجن > ءَرَ جل مشر مُشْعَانَ‎ 335 3 pas bat ed ل‎ 
GANG قامقا للا‎ adhat dhê Mala pala PAN BILANG يو‎ apada 


- 
A Pd 


a ga ET sasaka saské PA BILA PANEN 


4) SENSASI كَانَشَاهِدَ‎ BI Ulas paniya AAS EA LE LAN حر‎ NL 


3 e وھ‎ 


2. 2 Z 2? Tampan - 4 3 LE P 

7 LANG NAIK NGA 2 ااي‎ 2 |7 gor جردم‎ Z 71r 2 2>إن‎ Le MT, NG LS 
البعير‎ aa القَصَعَتَان‎ Wani 35 gate baias, Jas AA 

JELAS أو‎ 


2425. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami Al 
Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya dari Abu "Utsman dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar 
radliallahu 'anhuma berkata; "Kami pernah bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam (dalam 
perjalanan) berjumlah seratus tiga puluh orang lalu Beliau berkata: "Apakah diantara kalian 
yang memiliki makanan?" Maka jika ada sebanyak satu sha'makanan atau sejenisnya, 
dibuatlah adonan. Kemudian datang seorang musyrik yang berambut panjang namun agak 
semrawut membawa kambing yang digiringnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Apakah kambing ini untuk dijual atau untuk dihadiahkan?" atau Beliau berkata dengan 
redaksi: "Atau dihibahkan?" Orang itu menjawab: "Tidak, tapi untuk dijual". Maka Beliau 
membeli seekor darinya". Lalu kambing itu dimasak dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan agar hatinya dibagi-bagikan. Demi Allah, tidak ada dari kami yang berjumlah 
seratus tiga puluh orang melainkan telah diberikan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
potongan jantung dari isi perut kambing tersebut. Jika ada yang hadir disitu, musti diberi, 
dan jika sedang tidak ada, disisakan baginya. Maka dibuat dalam dua kuali, lalu mereka 
makan semuanya dan kami merasa kenyang dan masih tersisa dua kuali lalu kami bawa 
diatas unta, atau sebagaimana dikatakannya". 


Bab: Hadiah untuk orang musyrik 


46 2 AN A A AA KÉL ANG {a و وو‎ A 258 7 ر کے رو ور‎ 


AE EL o Pa )و‎ ZA2 E- MEE NA واو دن و‎ 0 N A 
صل الله عليه وسل م ابْتَعَهْه الحلة تَلَبَسَهَايَوَمَ‎ ga حلة عب ر جل تجا ع فقال ل‎ ra JUS 
بعري ر مومه‎ A EEE E mel RA AMEE? GAN ANA ل عمس كز‎ ? 
MERA سول‎ 33 SS IAI YEN A KS الْجَمعَدَوَ جاءك الو فدققال‎ 
AA AGA sng ا‎ AA LE و‎ KE 22 AA 1 {o 56 TA 472 Pun - 
فمامَاقلت قال يلم‎ ES JUAN كيّف‎ aa إلى عمَرَ‎ na 
- Pet AE AT LANA 1 ےک و ل‎ و٤‎ TA چ و کہ كاي‎ 
مك قبلا دشا‎ Jian NY) اعم‎ JBL تكسو‎ Haa ga GS | 
2426. Telah menceritakan kepada kami Kholid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal berkata, telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata, 'Umar melihat pakaian terbuat dari sutera dijajakan oleh 
seseorang lalu dia berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Belilah pakaian ini 
untuk Baginda kenakan pada hari Jum'at dan saat menyambut utusan (delegasi) ". Maka 
Beliau bersabda: "Sesungguhnya orang yang memakai pakaian seperti ini adalah orang yang 
tidak akan mendapat bagian di akhirat". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
diberikan pakaian diantaranya ada yang terbuat dari sutera lalu Beliau berikan diantaranya 
kepada 'Umar. Maka 'Umar berkata: "Baginda menyuruh aku mengenakannya sedang 
Baginda telah berkomentar negatif tentangnya!" Beliau berkata, "Aku memberikannya 
kepadamu bukan untuk kamu pakai, tapi juallah atau hadiahkan". Lalu 'Umar memberikan 


pakaian sutera tersebut kepada saudaranya yang tinggal di kota Makkah sebelum masuk 
Islam. 


Ál رضي‎ KENA an عن‎ akiai و‎ ASA رار‎ 


4 
س 95 


Pa NO و‎ 25 ra 27 . 22 ? 5 - VITAL 2 l 2 QZ1422 
Jia JEEE ka ah MIN kah digri AOA SA 


A nan 2 
Mi Ja NG AI lasa Gan Elia sala Par Á oá 


rp 


2427. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari Asma' binti Abi Bakr radliallahu 'anhuma 
berkata: Ibuku menemuiku saat itu dia masih musyrik pada zaman Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu aku meminta pendapat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Aku katakan: "Ibuku sangat ingin (aku berbuat baik padanya), apakah aku harus menjalin 
hubungan dengan ibuku?" Beliau menjawab: "Ya, sambunglah silaturrahim dengan ibumu". 


Bab: Seseorang tidak boleh mengambil kembali sesuatu yang dihibahkannya 
PEN LAN ha, ع‎ BEGINI An aa ai TA Ba UN 
gn KA سَلَم‎ Kar SA NYA LANJENG LALA 23 


2428. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dan Syu'bah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Sa'id 
bin Al Musayyab dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan 
orang yang menelan kembali muntahnya". 


yak‏ ا كج مه ات | a‏ ةوسكم و کک Lts‏ واه 
PSS NE Ka LAI yan ME ES‏ بُ ME EKA Meri‏ 
r `‏ و - ati Z v4 7 e‏ 
T‏ ار Í Pa‏ هورم و م و í‏ 5 2 2 
ke PAN JG‏ اللَهَعَلَيّهوَسَلَمَ لبس AN AI‏ الذي يَعودُفيهبّته BL IS‏ جع 


2429. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak patut 
bagi kita (orang beriman) sengaja membuat perumpamaan yang buruk. Orang yang meminta 
kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang menelan kembali apa yang 
dimuntahkannya". 


<í 


9 م‎ 72-5 2. To Koi 2 BARA NEO Kena و‎ AP ع اس‎ 
KE ge Al 7 KE NA ل‎ A 
e PA وور‎ 7 22kg S “2 4 D Lana ر ور‎ 


r 


Su a NIA Sah bp‏ أَعَطَاكَهُبِدِرَ وَاحِدِفَإنَ 


Ge 
4 1 


DAUA ر2‎ HT P . 7 R 


2430. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya aku mendengar 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 
'anhu berkata: "Aku memberi (seseorang) kuda yang untuk tujuan digunakan berperang di 
jalan Allah lalu orang itu tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat 
membelinya kembali darinya karena aku menganggap membelinya lagi adalah suatu hal 
yang (diringankan) dibolehkan. Lalu aku tanyakan hal ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka Beliau bersabda: "Jangan kamu membelinya sekalipun orang itu menjualnya 
dengan harga satu dirham, karena orang yang mengambil kembali shadagahnya seperti 
anjing yang menjilat kembali ludahnya". 


- 
JAS TA 5 


LAN GA [UÉ G A A SAB Go NG LA saie‏ عَم عَمَرَ قَدَعَاهفَشَهِدَ 


PSA مرو‎ ABE هيبا یکن و حجر‎ SAI ÁS A عط‎ 
2431. Bab. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada 
kami Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij mengabarkan mereka berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Abdullah bin 'Ubaidullah bin Abi Mulaikah bahwa anak-anak Shuhaib maula Ibnu 
Jud'an mereka mengklaim dua rumah dan sebuah kamar yang diberi Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kepada Shuhaib. Maka Marwan berkata: "Siapa yang menjadi saksi atas 
kalian berdua dalam perkara ini?" Mereka menjawab: " Ibnu 'Umar ". Lalu Marwan 
memanggilnya dan ia bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memang telah 
memberi Shuhaib dua rumah dengan satu kamar. Kemudian Marwan memutuskan untuk 
mereka dengan persaksiannya. 


Aa SSI Fea ea ab 


A 


Da E 
1s 


Bab: Penjelasan tentang umra dan rugba 


PA 
Ka A 4 


IA BIKE an up aa - 
Landi NG AM NA US a 


2432. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban 
dari Yahya dari Abu Salamah dari Jabir radliallahu "anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan bahwa 'umra adalah milik orang yang diberi hibah". 


SENI A SI ESA SS AH Ja Tah ANK 


2 


SS قَالَالْعْمَرَى جَايِرَةَوَ قال‎ Iga: : E 3 بيهر‎ 
PAR NN ea 


2433. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar telah menceritakan kepada kami 
Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah berkata, telah menceritakan kepadaku 
An Nadhor bun Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "'Umra adalah hibah yang diperbolehkan". Dan 
berkata, 'Atho' telah menceritakan kepadaku Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
seperti ini juga. 


Bab: Meminjam kuda dan hewan tunggangan dan selainnya dari manusia 
2,9 A Jina 2 4 LX و‎ Ga 2 < ر ر ور‎ 
ا تب صل الله‎ Gak ab an Aah BIS يقو ل‎ UN قتادة قال تععث‎ LEAN SAN Bas 
sea بالمدي‎ PON يعول‎ s بەعىن‎ e 


A 


TREN REE CI FE Eb عَلَيَدِوَسَلَّمكَرَسَامِنَ أي‎ 


r 


A 


2434. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Oatadah berkata, aku mendengar Anas berkata: "Di Madinah terjadi kegaduhan, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam meminjam kuda milik Abu Thalhah yang bernama Al Mandub, 
lalu Beliau pacu kudanya menuju suara itu. Kemudian beliau kembali dan berkata: "Kami 
tidak melihat sesuatupun, dan sungguh aku dapatkan kuda ini sedemikian cepat larinya, 
bagaikan ombak menggulung lautan. 


Bab: Meminjam untuk pengantin saat nikah 


Kisa Naa Et AA يم قال حكني أي‎ PAN SA GA g PN SAS 
أَنْكَلْيَسَهُ‎ BUSI BI AE gas NENG من مم ةك راه‎ Jani Ss 


P 


IM 


AS ak wW 
al 


MEN ME سم قَمَا‎ EN AN wi 


2435. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid bin Aiman berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata; Aku menemui 
'Aisyah radliallahu 'anha yang mengenakan kain yang tebal dengan harga lima dirham, ia 
berkata: "Tolong sorotkan pandanganmu kearah budakku, lihatlah padanya bahwa ia 
menyombongkan diri dengan memakainya di rumah, dan aku dulu memiliki pakaian pada 
masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang tidak ada seorang wanitapun di Madinah 
yang berhias diri kecuali mereka diberi saran menemuiku untuk meminjamnya. 


Bab: Keutamaan menihah 


LG‏ و 
الله ته أو 


PN NN Ku PELA‏ راون اغ ڪن اي خرن ردي 


Ag EGA BLN gana asa AAN Nana Nga ala TT e 

BAN 5 EME AE E Keda 3233 
2436. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baiknya pemberian adalah unta yang baru 
melahirkan yang banyak susunya, yang didapatkan dari ghanimah yang belum dibagi sebagai 
anugerah dari Allah, dan kambing yang didapatkan dari harta ghanimah yang belum dibagi, 
ia berangkat pagi hari dengan kantung kosong, namun pulang dengan kantung yang penuh 
berisi". Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf dan Isma'il dari Malik berkata: 
"Sebaik-baik shadagah". 


EA SE MSN EA هپ حدکتا‎ GK Ng A PAN SAS 
ASA NA ET ANENG I KE 

IA Jade 2 a NG SES, AN A AWE) sa KA (BEE A AA BaN 
Era ji ar SE گات مَعَبَدِ لل أي‎ LA NENG 


24 


A ra 


Ay 


Aa SY يَمَنَمَوَ‎ 


Ada EA a 
js SA KS A LENS ANA SIAGA 
alah AAN Saban KAN paka Ji NG) AANG sanad 
NANG gala ia PA AIA da Ja وا‎ Ta Sewa, 

AE OA ah‏ مدا وال كاين ال 


4 


2437. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata; Ketika orang-orang Muhajirin sampai di Madinah dari Makkah 
tanpa bekal sesuatupun ditangan mereka, sedangkan orang-orang Anshar adalah pemilik 
tanah dan perabotan, maka orang-orang Anshar berjanji kepada mereka untuk memberi 
buah dari harta mereka itu setiap tahun dan mencukupi mereka dengan pekerjaan dan 
keamanan. Adalah ibunya yakni ibunya Anas, bernama Ummu Sulaim, yang juga adalah 
ibunya 'Abdullah bin Abi Thalhah, Ibu Anas pernah memberi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam buah kurma, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikannya kepada ummu 
Aiman, maula ummu Usamah bin Zaid. Ibnu Syihab berkata, maka Anas bin Malik 
mengabariku bahwasanya ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selesai dari perang 
Khaibar, Beliau kembali ke Madinah dan orang-orang muhajirin mengembalikan apa yang 


diberikan orang-orang Anshar kepada mereka berupa buah-buahan. Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan kepada ibunya (Anas) buah kurmanya dan 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam memberi ummu Aiman pengganti dari kebunnya. Dan 
Ahmad bin Syabib berkata, telah mengabarkan kepada kami bapakku dari Yunus dengan 
hadits ini, dan berkata: "menggantinya dari harta miliknya sendiri". 


Ro 0 ري اله د ده ار‎ ra PE A PEA 7 ر م و‎ A PEA 
JANG عَطِيَدَعَ نبي‎ 3 ES i IMS KERA 
وو ك‎ Ida saé Asa وال اله‎ SIG i رَضِيَ‎ P pe PEAIRT 
AVAIN Lao اببَاوَتَصَدِيقَ‎ KG Sea jai مَامِنَعَامِ ل‎ jalannya ANE 


مه 


SI GSA AAN Abang AS LA, 
Bb KA SANG. 33 ga Ha 


2438. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Isa bin 
Yunus telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy dari Hassan bin 'Athiyyah dari Abu 
Kabsyah (Kabsyah tabi'in, tak jumpa Sahabat) -Saluliy aku mendengar 'Abdullah bin 'Amru 
radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Ada empat 
puluh kebiasaan baik, yang tertingginya adalah memberi seekor kambing. Tidaklah 
seseorang beramal dari perbuatan-perbuatan kebaikan tersebut dengan harapan dia 
mengharap pahala darinya dan membenarkan apa yang dijanjikan padanya, melainkan Allah 
memasukkannya dengan amalnya ke dalam surga". Hassan berkata: "Maka kami menghitung 
kebiasaan baik itu setelah pemberian kambing mulai dari menjawab salam, menjawab orang 
yang bersin, menyingkirkan halangan dari jalan dan yang semisalnya namun kami tidak 
sanggup untuk sampai pada lima belas kebiasaan baik tersebut". 


A ANA Ana ea GS‏ عَطاءعَنَجَابِررَضِيَ NGAEN‏ گات 


Ta ب‎ Pa 


لر جال هافو )5 ضي نالو اواج رها LAN JSI GAN sed‏ صل JIE‏ 


SN gah ad RA Na گات‎ 
PAN AA Nana PI زِيدَحَدَكْنِي‎ sa opa: الم‎ 
NGGI Ja) iya MJ EA ACEN Da asa xisi 


ENTEN AS a a 
CABAI JAN EA 5322 


2439. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Al Awza'iy berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atho' dari Jabir radliallahu "anhu 
berkata: Ada orang-orang dari kami yang memiliki banyak lahan tanah. Mereka berkata: 
"Kami akan sewakan dengan pembagian sepertiga, seperempat dan atau setengah". Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang memiliki lahan hendaklah dia tanami 


atau dia berikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika dia tidak mau, hendaklah dia biarkan 
tanahnya". Dan Mujahid bin Yusuf berkata, telah menceritakan kepada kami Al Awza'iy telah 
menceritakan kepadaku Az Zuhriy telah menceritakan kapadaku 'Atho' bin Yazid telah 
menceritakan kapadaku Abu Sa'id berkata: "Datang seorang Baduy kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu bertanya tentang hijrah. Maka Beliau menjawab: "Bagaimana kamu ini, 
sesungguhnya hijrah adalah perkara yang berat. Apakah kamu ada memiliki unta?" Dia 
menjawab: "Ya punya". Lalu Beliau bertanya: "Apakah kamu mengeluarkan zakatnya?" Dia 
menjawab: "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah ada darinya yang kamu berikan (hadiahkan)?" 
Dia menjawab: "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu memberinya susu saat kehausan?" 
Dia menjawab: "Ya". Maka Beliau bersabda: "Beramallah kamu dari seberang lautan karena 
Allah tidak akan mengurangi sedikitpun dari amalan kamu". 


يم و دو و ت ر رار T NA‏ ر ار چو و Z‏ رو - Bat ot Li, ANG af‏ 
CSS‏ محمد يشا ED 0 aa‏ طاو س قا a‏ 
A‏ 


< 


AK » aos و‎ KALA z Pep ata AS 
WANA 0 : Na : MPA 3 an KERA 


2440. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Amru dari Thawus 
berkata, telah menceritakan kepadaku orang yang paling mengerti diantara mereka yakni 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar menuju 
suatu lahan tanah yang ditumbuhi tanaman lalu Beliau berkata: "Milik siapakah ini?" Mereka 
berkata: "Si fulan wmenyewakannya". Maka Beliau berkata: "Seandainya dia 
menghadiahkannya kepadanya itu, kebih baik baginya dari pada dia mengambil upah 
tertentu". 


Bab: Jika seseorang berkata 'Aku berikan budak ini untuk membantumu 
sebagaimana yang lazim diketahui oleh manusia', 


LA 


GEN Gesi Pagi ANE NAS Laa NG i Ai 
َر جحت كات اهرت أن‎ ANG JG a A Ia ak E Je ANG sês 
aa Jasa DIAN RA ta MEA BESI 
pa 


2441. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nabi Ibrahim 
Alaihissalam berhijrah bersama Sarah lalu diberi Ajara (Siti Hajar), lalu Sarah kembali dan 
berkata: "Apakah kamu mengerti bahwa Allah telah mengenyahkan orang kafir dan 
menghadiahi seorang hamba sahaya?" Dan berkata Ibnu Sirin dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Menghadiahkan Hajar sebagai pelayan". 


Bab: Jika memberi tumpangan seseorang di atas kuda maka itu seperti umra dan 
sedekah 


ANA‏ ليو e. REAR GAN‏ اا 
ZA AK Pa Zi AN‏ ر و zi Li KA Ng‏ 9 
رَضيَ الله حرا Ae‏ ر يته JG a aké bea Aa a‏ 


A دي‎ yT, Sang 
ASI 59 KEY 
> O 2> 


2442. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidiy telah mengabarkan kepada kami Sufyan 
berkata, aku mendengar Malik bertanya kepada Zaid bin Aslam berkata, aku mendengar 
Bapakku berkata, 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Aku membawa (menghibahkan) kuda di 
jalan Allah kemudian aku melihat kuda itu dijual. Aku tanyakan hal ini kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam maka Beliau bersabda: "Jangan kamu beli dan jangan pula kamu 
minta kembali shadagahmu". 


Kitab: Kesaksian 


Bab: Jika seseorang menilai adil kepada seseorang, lalu ia berkata, 'Kami tidak 
mengetahui kecuali kebaikan', 


AE JENG‏ & 3 بنع عُمَرَ Bas ANE IMBA 2 KAN‏ يوش ڪنان 


PEN EN كلم و قاضو‎ LAMA KANAN 


56) DELL IU IE ans AREE IKEA al 


A 


AANE PN Kn PELANGAN YEL da ja قوسل انه‎ 


A‏ اص 


ا 


4 - & 23 2% Wi ام‎ a -2042-77 0 رو‎ Pe E E 
جار يه‎ Aya Nm NASI 553 ga قات َر‎ AS ولا عُكم إلا‎ AN JUS ASI 


Alas AI SINGA Ul جين اهلها‎ PESAN Goa 


UNESA ANUS GEN á Ig 


WAÉ 


PEN TANYA عله‎ 


2443. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 
'Umar an-Numairiy telah menceritakan kepada kami Yunus dan berkata, Al Laits telah 
menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepada kami 
'Urwah bin Az Zubair dan Ibnu Al Musayyab dan 'Algamah bin Waggash dan 'Ubaidullah bin 
'Abdullah tentang peristiwa yang menimpa 'Aisyah radliallahu 'anha, yang sebagian ghosip 
mereka membenarkan lainnya, tepatnya ketika Ahlul Ifki (orang-orang yang menyebarkan 
isu bahwa 'Aisyah selingkuh) melemparkan tuduhan kepadanya. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memanggil "Ali dan Usamah ketika wahyu tidak kunjung turun, Beliau 
meminta pendapat keduanya tentang niat menceraikan isteri Beliau. Adapun Usamah, dia 
berpendapat: "Keluarga baginda, tidak kami ketahui kecuali kebaikan semata. Sedangkan 
Barirah berkata: "Kalaupun aku melihat kekurangan pada "Aisyah, tidak lebih sekedar ketika 
masih sebagai gadis kecil dibawah umur, ia ketiduran ketika menunggu adonan keluarganya 
lalu datang hewan kecil kemudian memakannya". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang bisa memberiku alasan kepada kami tentang seseorang 
yang beritanya telah sampai kepadaku bahwa dia telah melancarkan gangguan keluargaku. 
Demi Allah tidaklah aku ketahui keluargaku melainkan kebaikan semata, dan sungguh orang- 
orang telah menyebut seseorang laki-laki padahal aku tidak mengenal orang itu melainkan 
kebaikan". 


Bab: Persaksian orang yang biasa menipu 


KE اله َعَم رضي‎ EA IE JAG HE EA Ki 


2 


A 


A Pa A A A 
2 A3 AA ERF L sis ala sahe SNI سو‎ Sea قول‎ 


LA 7 
As A ANANA SA A a IA رَس ول اله صل‎ IS, PS 
ص‎ A Z 

A T TG 1 TANG LA NGA 24 12417 KAS > - 21م‎ 2 3, 24 Za 
بجذو عالنخل وهو يَحْتِلأَنَسَمَعَمِنَابَْنْصَيَادِشْيََاقبَلأنَيرَاهُوَابْنَ 2 دمُضطجةعَل فِرَاشوفي‎ 
A Z A 4 7 4 Fe ra 8 18 Lena - 
A NANG 2A 21129 24 ? r 2 4 oc SAN - 

0 Z 48 


saka SISA اله صل‎ Su اَي صان هدا محمد فتاه ی‎ YENG SAN 


2444. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, Salim aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhuma berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Ubay bin Ka'ab Al Anshariy 
pergi menuju pepohonan kurma yang disana ada Ibnu Shayyad, hingga ketika Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam menemuinya, Ibnu Shoyyad sedang bersandar di bawah pohon 
kurma dan Beliau ingin mendengar sesuatu dari Ibnu Shayyad secara rahasia sebelum dia 
melihat Beliau. Ketika itu Ibnu Shayyad berbaring diatas tikarnya dan mengeluarkan suara 
samar-samar yang nyaris takbisa dipahami. Ibu Ibnu Shayyad rupanya melihat Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam saat Ibnu Shayad masih bersandar di bawah pohon kurma 
tersebut lalu ia berkata kepada Ibnu Shayyad: "Wahai anakku ini Muhammad datang". 
Akhirnya Ibnu Shayyad terjaga. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian berkata: 
"Seandainya ibunya membiarkannya tentu akan jelas (Ibnu Shayyad dajjal atau bukan). 


ر يل مو لدوب م وو ر ميم E A Ns ZAZA‏ ا و Z Az 42245 aa‏ 
SAS‏ عبد الله بن محمد USS‏ سَفَيَانَعَنَ الزّهريٌّعَنْ عرَّوَةَعَنَ عَايِشْهُرَضي LEAN‏ 
ا 1 


- 


NG LA ل 4 1 ىو 2 2 << 0 مر ع‎ Tana - NE x 
EWES فقالت كنت عند رفاعَةفطلقني‎ a aa النَبِىَ صل‎ a a 
.. 4 .. A 7 5 ii .. r - a 7 
0 عو‎ 2 


ra T 2$ A 0 7ر‎ 4 A? s A 2 7 و‎ 2 9 A 
Wh جعي إلى ر‎ oina po galan رِإِنْمَامَعَهُمِئْل‎ Sen 


A 


A A و‎ 2A 2AN 243? AN ریات و رر 2 رعو ر ص‎ E bz 
bolla A e al تد وقي عَسَيلته و يدوق عسي سيك و ابو جکر‎ HS 


نظ ا7ے PA DA na WAL 5 AG NGATAS‏ دال صا TAN‏ ا 
BO Ai‏ دن JJ pas Ke 3 sd‏ هذه نجهر به عند aa Abe‏ 
r‏ 


2445. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha; Isteri Rifa'ah Al 
Qurazhiy datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Aku hidup 
berkeluarga bersama Rifa'ah lalu dia menceraikan aku dengan tholaq tiga lalu aku menikah 
dengan 'Abdurrahman bin Az Zubair namun dia ternyata lebih mementingkan dirinya sendiri. 
Maka Beliau berkata: "Apakah kamu mau kembali dengan Rifa'ah sehingga kamu dapat 
merasakan kemesraannya dan dia dapat pula merasakan kemesraan darimu". Saat itu Abu 
Bakar sedang duduk di dekat Beliau sedangkan Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash berada di pintu 
menunggu diizinkan masuk lalu dia berkata: "Wahai Abu Bakar, apakah kamu mendengar 
apa yang dikatakan perempuan ini di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" 


Bab: Jika seorang saksi memberi persaksian, atau memberi persaksian dengan 
sesuatu 


و و 


SIN ANE EN Ra REA Ea SA 


Pa KANA KREAKE AK هر‎ e D A Yi Pa ga 2 Fo rang 
Akar S8 ss PANAS ير‎ pen بي إهاب‎ YAN TA بْنِالْحَارِثِ‎ aiei e 


- 
LAA SAS La 


TAN. - Kisik HM رَو‎ 


P 


Lal NGASOA aldi 


Ke 


LA 


و 2-1 ABA AR‏ سل GA naa‏ ر 
Ato SAS BA‏ كِب إِلَ bean PN eny ANA ka pané DIAN‏ 
PEACE Da ala Pat‏ 13502533 


2446. Telah menceritakan kepada kami Habban telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abi Husain berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Abdullah bin Abi Mulaikah dari 'Ugbah bin Al Harits bahwa dia mengawini putri 
dari Abu Ihab bin 'aziz lalu datang seorang wanita dan berkata: "Sungguh aku pernah 
menyusui 'Ugbah dan wanita yang sekarang dikawininya". Kemudian 'Ugbah berkata, 
kepadanya: "Aku tidak tahu kalau kamu telah menyusui aku dan kamu tidak memberitahu 
aku". Maka dia pergi menuju keluarga Abu Ihab untuk menanyakan mereka, maka mereka 
berkata: "Kami tidak tahu kalau wanita itu telah menyusui perempuan-perempuan kami". 
Lalu dia mengendarai tunggangan untuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di 
Madinah lalu dia bertanya, maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Mau 
bagaimana lagi, wanita itu sudah mengatakannya". Maka 'Ugbah menceraikan isterinya itu 
lalu menikahi wanita lain. 


Bab: Persaksian orang yang adil 


LA 


< ا‎ 56 5 A KÍL لكو سياه‎ 
ان‎ EDAN eMe Nada SEA افع أ‎ LL 
4 - 2 ر اص‎ pr 2 256 2 9 
SEA P ASAS Ah KPA Ge ALA POAN FEAT KE 
pad Pesta EELE rates Par AS Pa WA 
SR pa KAA ga ير‎ jaba CA ليس‎ 9863533 AA WAL abis si 
Kabin SAS gaai Pen Ap 4 San 


2447. Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Humaid bin 'Abdurrahman bin 
'Auf bahwa 'Abdullah bin 'Utbah berkata, aku mendengar 'Umar bin Al Khaththob radliallahu 
'anhu berkata: "Sesungguhnya orang-orang telah mengambil wahyu (sebagai pedoman) 
pada masa hidup Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan hari ini wahyu sudah terputus. 
Dan hari ini kita menilai kalian berdasarkan amal amal yang nampak (zhahir). Maka siapa 
yang secara zhahir menampakkan perbuatan baik kepada kita, kita percaya kepadanya dan 
kita dekat dengannya dan bukan urusan kita apa yang tersembunyi darinya karena hal itu 
sesuatu yang menjadi urusan Allah dan Dia yang akan menghitungnya. Dan siapa yang 


menampakkan perbuatan yang jelek kepada kita, maka kita tidak percaya kepadanya dan 
tidak membenarkannya sekalipun dibalik itu ada yang mengatakan baik". 


Bab: Penilaian adil, berapa jumlah yang dibutuhan? 


YAN علا‎ AIA عن انی رضي‎ Ni NS ماد‎ SAS خد تاشیمان بن حر‎ 
PEKA Pas £ EEN EEEE SAN 
KA. 2 Aa او جب‎ DEA LIE GNA e م مم بج‎ AA 

ANON e gan kada ANG NG Ket GAK عبت فقيل اد سول الله قلت‎ SALON 
Wr”. 

2448. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Ada jenazah yang diusung 
lewat di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu orang-orang memuji jenazah tersebut 
dengan kebaikan lalu Beliau berkata: "Pasti". Kemudian lewat jenazah yang lain dan orang- 
orang mengatakan keburukan kepadanya atau lain dari yang pertama tadi lalu Beliau 
berkata: "Pasti". Maka ditanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "(Apa 


maksudnya) Baginda mengatakan untuk yang ini pasti dan untuk yang itu pasti?" Beliau 
bersabda: "Persaksian orang-orang beriman adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi". 


IN Gin EN Pa AAN SALA AN نأي‎ USS ASN ga PA SAS 


2 a17 SN 


Dadan رضي الله‎ Lintasan ape mama 
| Ata, Apek SIB bs DAN Ape PEN ea 
227, 


Wala saleh P ea an KATA ANN Pe ANG 


Kan A 2 2 وه‎ 224 sa 


ملم ias haá‏ بر JS LAS TER‏ اانه قال و SÊG TES EBEK‏ سال 


sang 


2449. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Daud bin Abi Al Furat telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Buraidah dari Abu Al 
Aswad berkata: "Aku mengunjungi Madinah saat banyak orang sakit yang membawa kepada 
kematian mereka kemudia aku duduk di sisi "Umar radliallahu 'anhu saat lewat jenazah lalu 
jenazah itu dipuji dengan kebaikan maka 'Umar berkata: "Pasti". Kemudian lewat jenazah 
lain lalu dipuji pula dengan kebaikan maka 'Umar berkata: "Pasti". Kemudian lewat jenazah 
ketiga namun dicela dengan kejelekkan lalu diapun berkata: "Pasti". Maka aku tanyakan: 
"Apa yang dimaksud pasti wahai amirul mu'minin?" Maka 'Umar berkata: "Sebagaimana 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengatakannya: "Siapa saja dari muslim (yang 
meninggal dunia) lalu dipersaksikan dengan kebaikan oleh empat orang maka dia pasti akan 
dimasukkan oleh Allah kedalam surga". Kami bertanya: "Bagaimana kalau hanya disaksikan 
oleh tiga orang?" Beliau menjawab: "Ya juga oleh tiga orang". Aku katakan: "Bagaimana 


kalau dua orang?" Beliau menjawab: "Ya juga oleh dua orang". Kemudian kami tidak 
bertanya bila hanya oleh satu orang". 


Bab: Persaksian terhadap nasab, persusuan penuh dan kematian yang telah berlalu 
lama 


Ge) Sa SENAI Gan Sera ANN ANA 3585 Isis 
NISA SEBAR Sinai sT eii CAN EL 


PA 
اکور‎ 9 57 


NGA NG ka صل اف كيه و‎ NG AISI Na A AH ASK 


i 


ag 


2450. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
mengabarkan kepada kami Al Hakam dari 'Irak bin Malik dari 'Urwah bin Az Zubair dari 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Aflah meminta ijin kepadaku namun aku tidak 
mengijinkannya. Dia berkata: "Apakah kamu menghindari aku padahal aku ini pamanmu?" 
Aku katakan: "Bagaimana bisa (engkau sebagai pamanku)?" Dia menjawab: "Isteri saudaraku 
telah menyusuimu". Maka 'Aisyah berkata: "Lalu aku tanyakan hal ini kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Beliau bersabda: "Aflah benar, ijinkanlah ia masuk". 


Kisah ري انه‎ SA نور برعو‎ PALA AA Ga Kata 
Pe Senar Le Nan 5 SJ Ni pingan SANI قا‎ 


ALA la خي‎ 


2451. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata tentang putri Hamzah: 
"Dia tidak halal bagiku karena apa yang diharamkan karena sepersusuan sama diharamkan 
karena keturunan sedangkan dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan"'. 


N 


n 


بنت 
> 


2 
- 


Aa NG a Pa bis‏ دك عر عور رك عار اموا 


we 


dgn sien A a a sa : TN aula GEA GN عَايِشَدَرَضِي‎ 


Gi AAA 2 


ina Pe Pan Gus ai Da SAH 3 AS 
KS ahh Lake SANA TO EA NI go يتك قات قار‎ ENE 
Hala gate Par ولا‎ Sa ang HAN GS fisueel 


SN gaht ah SELEN, 


2452. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar dari 'Amrah binti "Abdurrahman bahwa 'Aisyah radliallahu 
'anha, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam pada suatu hari berada bersamanya dan saat itu dia mendengar 
suatu suara seorang laki-laki yang meminta ijin di rumah Hafshah. "Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Lalu aku katakan kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam: "Ada seorang laki- 
laki minta izin masuk di rumah baginda?" 'Aisyah berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: "Aku mengenal bahwa laki-laki itu adalah menjadi paman Hafshah 
karena sesusuan". Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Seandainya si fulan masih hidup 
yang dia menjadi pamannya karena sesusuan berarti boleh masuk menemuiku?" Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya benar, karena satu susuan menjadikan 
sesuatu diharamkan seperti apa yang diharamkan karena (kelahiran) keturunan". 


2 e و‎ 22 > ag, Zf 0 وور و‎ MAI GEN ARA YA م‎ 


Z 
Pa $; -$ 2 0 1 4 A 4 “LI NI IL 
عِنَّدِيرَجُلْقَالَيَاعَابِسَةَمَنَهَذَاقَلتُ‎ seka saé LAN صل‎ NE الله عَم اقات دحل‎ 5 
2 » - 04 4 ATA وص‎ 2 AA Ze na 
صَاعة من الْمَجَاعَدَتَابَعَهُابُنْمَهَدِىٌ‎ SS منّالرَصَاعَدَقَالَيَاعَابِشَةانْظرَنَمَنَ ا خو‎ Hi 
a - - $ s 5 4 هت‎ 
عَنسُفْيَانَ‎ 


2453. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Asy'ats bin Abi Asy-Sya'naa' dari bapaknya dari Masrug bahwa 'Aisyah 
Radliallahu 'anha berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku dan saat itu 
disampingku ada seorang pemuda. Beliau bertanya: "Wahai 'Aisyah, siapakah orang ini?" 
Aku menjawab: "Ia saudara sesusuanku". Beliau bersabda: "Wahai 'Aisyah lihatlah siapa yang 
menjadi saudara-saudara kalian, karena sesusuan itu terjadi karena kelaparan". Ibnu Mahdiy 
juga meriwayatkannya dari Sufyan. 


Bab: Persaksian orang yang menuduh, pencuri dan pezina 


4 


NA Ta Heng ا‎ Op AA AS A وور وو‎ an ANGIN ]امه‎ 2 
ور‎ g yan. 8 AA 2, < ` 98 DA L% 2 ور‎ A A 
aan a AAA فان بهار سول الله صل‎ AR قتف عرو‎ gas ASI 

rad ME pE 


r 


3 ر‎ mb RAN akta an ata PORRER BEGA MITA A R 
حَاجَتَهَاإللِرَسُولٍ‎ B5 فق طعت يَدَهَاقَالتعَايِشَه فَحَسُنَتٌ تَوْبَتهَاوَتَرَوَجَتٌوَ كانت 36 بعد‎ 


a sad AN Jo AN 
2454. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu 
Wahb dari Yunus. Dan berkata, Al Laits telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab 
telah menceritakan kapadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa ada seorang wanita yang mencuri 
saat peperangan pembebasan Makkah, kemudian wanita dibawa ke hadapan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Beliau memerintahkan untuk memotong tangan wanita 
tersebut. "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Wanita tersebut menindaklanjuti taubatnya 
dengan baik, lalu wanita itu menikah. Setelah itu, suatu hari wanita itu datang untuk 
menyampaikan kebutuhannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". 


5 Z = i 
Z Z س و‎ 2 Pd 
- A A A - KA Para A Para 
2 aa A 27 2 5377 5 Z 22 > No? «١ 7 2 DAN رم 2ر و3‎ 
يدبن‎ ep عن بن ت بعن عبيد لله بن عَبَّد الله‎ j LE 2 An حدر بن‎ 
7 رب‎ ls: ا‎ AR 2 جل ر‎ A 7 Ada, eta 
bd pa Z pd Z Z 
Pa 


Bapa <‏ 236 282 ور و a‏ 21-34 را ر #6 قعام راو رواسا اه )ا KA T- 3 EN‏ 


2455. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidulloh bin 'Abdullah dari Zaid bin Khalid radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, bahwa Beliau memerintahkan bagi siapa yang 
berzina dan belum pernah menikah agar dicambuk seratus kali dan diasingkan selama 
setahun". 


Bab: Tidak boleh bersaksi dengan persaksian palsu 


3G y RA 2, -A » ی‎ A وام و‎ GEWE NG BENGI Ag 2-72 رو و‎ 155 
P 
A 22 2 2 56 Tana AT کہ‎ ٦ ر‎ 22 vs رو‎ 0 A PAN Z47227 
A 2 9 PA - BA Z 2 
2 SINS AL و‎ 739 Te. 5 ara TA SA LE ALL TI ر ا‎ 
* » لله‎ w . لله ا‎ w . 
Lesan) JUS aLa gazle de فَأَحَذْبِيّدِيوَأناغلا م فاقيا‎ Game صلا‎ Ga) | 
A 


SAE A3‏ رو م "e, SAN‏ كاج ب ANGGE‏ الا d aa ERA 2 22 TANG KAS, MM‏ ر 
رَو احَةسَألتنى RSI aaa a san‏ قال فارَاهُقاللا تشهدن ع جَوَرِوَقال 


LA عم‎ 
E 


2 {2827 7 25 2 - 0 
JH لا أَشْهَدَعَ ل‎ A Ha 


2456. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan an-Taimiy dari Asy-Sya'biy dari An Nu'man bin 
Basyir radliallahu 'anhuma berkata: "Ibuku bertanya bapakku perihal sebagian pemberiannya 
kepadaku dari hartanya kemudian dia ingin memberikannya semua kepadaku, maka ibuku 
berkata: "Aku tidak rela sampai kamu persaksikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 
Maka ayahku membawaku, saat itu aku masih kecil, menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata: "Sesungguhnya ibunya, binti Ruwahah, bertanya kepadaku tentang 
sebagaian pemberianku kepada anak ini". Beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki anak 
selain dia ini". Bapakku menjawab: "Ya punya". Dia berkata: "Aku menduga Beliau bersabda: 
"Janganlah engkau ajak aku dalam persaksian yang curang". Dan berkata, Abu Hariz dari Asy 
Sya'biy: "Aku tidak mau bersaksi diatas kecurangan". 


ے a aT k‏ کے ا يورم GARL‏ ج > ۶ كه ر وہ LS‏ 2 حل در اده ع a‏ 
aa a SAS | Was‏ حَدَثْنَا بو a‏ قال سيعت هدم gan‏ قال سيغت ae‏ بن حصَين 


4 4 و‎ p 5 
IE Asia NE Asia NG ڪي که َر ن‎ SANA رضي‎ 
"r 8 ra me 
Z g Z Z Z g LA LANA 
g SN Tapi 1م‎ GA 03 Akar 1 عو‎ A لا م ار سه‎ NAHEN NGA 03 A 2x2 2 
Sa HA a نينو تلا تة قال‎ a jaga a 7 انلا أدَ ري آذ‎ gae 
ري‎ ¢ O P 14 


3 aa + AENG dat NG N37 NGA Degung an 7 د ک5 ماد‎ 
Heels 56 5 ډلسشهدونو يندرونو‎ GO IMAN يخونونوهة يؤتمنون و‎ FS بعد‎ 
السَمَنُ‎ 


2457. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Abu Jamrah berkata,, aku mendengar Zahdam bin Mudharrib 
berkata: aku mendengar 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma berkata, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang hidup pada zamanku (generasiku) 
kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang yang datang 
setelah mereka". 'Imran berkata: "Aku tidak tahu apakah Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
menyebutkan lagi setelah (generasi beliau) dua atau tiga generasi setelahnya". Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setelah kalian akan ada kaum yang 
suka berkhianat (sehingga) mereka tidak dipercaya, mereka suka bersaksi padahal tidak 
diminta persaksian mereka, mereka juga suka memberi peringatan padahal tidak diminta 
berfatwa dan nampak dari ciri mereka orangnya berbadan gemuk-gemuk". 


ID اور‎ 


A ea pa tanda? EKEK ن گثير‎ EES 

A Pai sni a As ن‎ Sae SERAH عليه‎ AN aan 
MA 533 SAN ESA Isl و کان‎ DAMAI Baa ا ا ميته و‎ 

BE grad Ba Kana BI KUA 


2458. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Ubaidah dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang 
hidup pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang setelah mereka kemudian orang- 
orang setelah mereka. Kemudian akan datang sebuah kaum yang persaksian seorang dari 
mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya". Ibrahim 
berkata: "Dahulu, mereka (para shahabat) mengajarkan kami tentang bersaksi dan 
memegang janji (Mereka memukul kami bila melanggar perjanjian dan persaksian) ". 


Bab: Penjelasan tentang persaksian palsu 

BE AAN aa وَعَبَدَالْمَلِكِبنَإِبْرَ‎ pj ab MN BUAS 
IE pe has da sala aé AN a r 
NE AE PN ISA y NG a AIN 


2459. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar Wahb bin Jarir 
dan 'Abdul Malik bin Ibrahim keduanya berkata, telah menceritakan kepadaku Syu'bah dari 
'Ubaidullah bin Abi Bakar bin Anas dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya tentang kaba'ir (dosa-dosa besar). Maka Beliau bersabda: 
"Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua, membunuh orang dan bersumpah 
palsu". Hadits ini diikuti pula oleh Ghundar, Abu 'Amir, Bahz dan 'Abdush Shamad dari 
Syu'bah. 


Ge 


SS ANE SE 3 PNS AKAN 3 BI EA SS‏ َعَنأبِيهِرَضِيَ 
CE‏ قال ال صل امايو Ai JK‏ باكر BIN BE pe‏ 


2 


K3 SET IE IN IBUS NG ق الو الین و جس و‎ AE باه و‎ NG 
عرو 2 ميم ےو ار‎ KO ا‎ NAS ر‎ Iu ر‎ 
PEKAN SAS pal SI ae IG SESI, حَتَّى‎ 


2460. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyir 
bin Al Mufadhdhol telah menceritakan kepada kami Al Jurairiy dari 'Abdurrahman bin Abi 
Bakrah dari bapaknya radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Apakah kalian mau aku beritahu dosa besar yang paling besar?" Beliau menyatakannya tiga 
kali. Mereka menjawab: "Mau, wahai Rasulullah". Maka Beliau bersabda: "Menyekutukan 
Allah, durhaka kepada kedua orangtua". Lalu Beliau duduk dari sebelumnya berbaring 
kemudian melanjutkan sabdanya: "Ketahuilah, juga ucapan keji (curang) ". Dia berkata: 
"Beliau terus saja mengatakannya berulang-ulang hingga kami mengatakannya ' Duh 
sekiranya Beliau diam". Dan berkata, Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Al 
Jurairiy dari 'Abdurrahman. 


Bab: Persaksian orang buta, perintahnya, pernikahannya, menikahkannya, 


كد KAS‏ #و ودرو و دل 


AA Ma GE ai FI me HE PA NAS‏ لله 
5S ER aiig Aa sela al LANG SES‏ 


kasa Dar DI LAN AA EN 33 AA AAN 


7و 


PA 7‏ سمه م GA‏ ور " b‏ آم 3 11 ر . و 
ي بيتي SAN SAE Seal Ji aman > Ieda 2 EL a‏ : 
Ke‏ 


2461. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid bin Maimun telah 
mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 
'anha berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendengar sesoerang membaca Al 
Qur'an di masjid lalu Beliau bersabda: "Semoga Allah merahmati orang itu. Sungguh dia 
telah mengingatkan aku tentang ayat ini dan itu yang aku telah lupa dari surat ini dan itu". 
Dan 'Abbad bin 'Abdullah menambahkan dari 'Aisyah radliallahu 'anha: "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melaksanakan shalat tahajjud di rumahku lalu Beliau mendengar suara 
'Abbad yang sedang shalat di masjid lalu Beliau berkata: "Wahai 'Aisyah, apakah itu suara 
'Abbad?" Aku jawab: "Ya". Maka Beliau bersabda: "Ya Allah rahmatilah 'Abbad". 


Pe, z AA ÊNGG HE IL SAS 


م و رر دس 
عَنْعَبَدِ الَهَبَنِعْمَرَرَضِيَ US s INN la pala KA DI NG TE‏ 


A 


7 RA : 2 ع‎ g A Ba 
VE IA kak bei B ARE ae 
î SENI 3, حَنَى‎ a 25 


2462. Telah menceritakan kepada kami Malik bin isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul 'aziz bin Abu Salamah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Salim bin 
'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Bilal mengumandangkan adzan di tengah malam, maka silahkan kalian 
makan dan minum hingga adzan dikumandangkan", atau Beliau bersabda, "Hingga kalian 
dengar adzan Ibnu Ummi Maktum". Dan Ibnu Ummi Maktum adalah seorang sahabat yang 
buta, yang dia tidak mengumandangkan adzan kecuali setelah orang-orang berkata 
kepadanya 'Heih, sekarang engkau telah berada di waktu pagi (sekarang giliranmu) ". 


ZS مُلَيَكَةعَنَالْمِسْوَ‎ Ál Sa an PT GAH 
Bea fyi eissai aiet الله‎ Jaga jas LAN JASA رضي‎ aa ga 
َكل ترق لي 12 يُِوَسَلَّم صَوْكَهُ‎ Aa na ca) 
سد وهو قول بات هدالك كات‎ Kalian A SAS Nasa gala sa MAN DIAN A 


a‏ ل مر 


هذالك 


2463. Telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Hatim bin Wardan telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Abdullah bin Abi Mulaikah 
dari Al Miswar bin Makhramah radliallahu "anhu berkata, Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
diberi beberapa potong pakaian. Lalu bapakku, Makhramah, berkata kepadaku: "Mari kita 
berangkat semoga Beliau memberikan sesuatu darinya". Maka bapakku berdiri di depan 
pintu lalu berbicara hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenal suaranya kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar dengan membawa baju dengan menampakkan 
keindahannya seraya bersabda: "Sengaja kami simpan buatmu, sengaja kami simpan 
buatmmu"'. 


Bab: Persaksian seorang wanita 


pg 


San IE jas EE ANG AENG A‏ د عا دا ای د 
sabaran ai ANE AN A saja PELAN e‏ 


ap 


Upi La AE BEBAN 


2464. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepadaku Zaid dari 'Iyadh bin 'Abdullah 
dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Bukankah persaksian seorang wanita sama dengan setengah persaksian seorang laki-laki?" 
Para wanita menjawab: "Benar". Beliau melanjutkan: "Itulah tanda setengah akalnya". 


Bab: Persaksian budak laki-laki dan perempuan 


ALE SELASA IA Para kaki EA ALE ANE عاص‎ PN SAS 
بَالَحَارث أو‎ saki E Jene sg جز‎ HASAN E 

د د ا GA LL MK Pd AN PE‏ > 2ع سر ہے 
Lin PSA Bea‏ بي إهاب قال فجَاءَت A ANAN GAS AN‏ َد کرت 


. 
“ 


2 567 


AU we ار و رر م‎ A AK 
LEN sêpa Aa 

ya 
SILANG 2 27 7 A 


2465. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah 
dari 'Uqbah bin Al Harits. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 
'Abdullah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij berkata, aku 
mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, telah menceritakan kepadaku 'Uqbah bin Al Harits 
atau aku mendengar darinya bahwa dia menikahi Ummu Yahya binti Ihab. Dia berkata: 
"Kemudian datang seorang sahaya wanita berkulit hitam lalu berkata: "Aku telah menyusui 
kalian berdua". Peristiwa ini aku ceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, namun 
Beliau berpaling dariku. Kemudian aku berbicara dengan bertatapan muka dengan Beliau 
lalu aku ceritakan lagi masalahku kepada Beliau, maka Beliau bersabda: "Mau bagaimana 
lagi, wanita itu telah mengungkapkannya atau dia telah menyusui kalian berdua". Maka 
Beliau melarang dari menikahinya. 


يت يبد کر ت دل كله قال و كيفو قَدرَعَمَت أن 


Bab: Persaksian wanita yang menyusui 


“6 
A9 م‎ 


TA C3 SEE jaka iái? anan a بو ایی غر سوب‎ ANA 

& م‎ PAN WA As 7 KAE 7 Men, 2? DAH 

EAEE sa gase NA KAKEHAN ; KARANG, ACA 
Sa 


2466. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari 'Umar bin Sa'id dari Ibnu Abi 
Mulaikah dari 'Uqbah bin Al Harits berkata; "Aku menikah dengan seorang wanita lalu 
datang wanita lain seraya berkata: "Aku telah menyusui kalian berdua". Lalu aku menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau bersabda: "Wanita itu telah mengatakannya. 
biarkanlah wanita itu" Atau ucapan semisalnya. 


Bab: Kaum wanita, sebagian dengan sebagian yang lain memberi penilaian adil 


MAS e CA PASS TR SA 5S SEGi حَدَّكْمَااً‎ 


0 


020000 


اھ الاو 


JST Jim ala SAN Ia AN SEA gn ANE kt yi‏ لفك مَاقالوا 


7 4 27 و عم اس 2 رم‎ Eza ر‎ ANE, ? ANN MAA 
a ya Spb SERI SAN Aa 
تد‎ A ر‎ 2 282 AAA 0 si 
Sa ps AAA giie اج رتم لحي‎ AK يتڪن‎ 535 Lal 
pang Tang ISSI 7 Laga AI Pe 506 SISA AS kake 


رو PA Ga‏ جا pb‏ ودر رو ناح aa‏ سويت 


2 LAH 


s AÉ AU maa An REI Be Amd Ag KA‏ لٌاللَوصَلَّ ال 


AT رص‎ 


PIL jalané A Lal Jo NGT Kera yA 5655 وَسَلَّم من عَرْوَتِهِتِلَكَوَكَفَلَ‎ 
ajake BELI D gt UG KISI مميت حَنَّى‎ 


Jane sea Gate AA pipa neh ABS big جر‎ 
BENANG gas 6 A Át ي الي‎ SAS 
DA AN SEN laa AA JAGA sa HALAH piis Sons خقاقام‎ 
WA ade LI BI وساو‎ KAN 515 Ba Kos EL 5 PATE A 


PA فظنت ا م مه‎ aé KIENET ور‎ SINGA as ANA ja $ R 5 5 0 dea 


2 


ME JAGA AA KAJAWAN GIRO AA Pera AN 
ME SSI 358 3068 polusi د‎ Sa ad PANA AANE Sia 
LAN NG b SAS en a P aS SEN 
رھ‎ ANA Tg NG Aan ng AGA z221 
Pan Peran Peer SE pur sasa Mei 


A 


Mp3 


ARTA 


و ور 


Jasad) Cp A AN ka PASA NGANAN 
- A - 


IEEE SEE Sa bian ASI hp kaka 
BS يبام ن بيو‎ SEL SE ISA SINI ASN Naa ea 


s 


َم لعب الولف ANN Par‏ ل و senyap Saga‏ مِرَطِهَا 
AU Ea tebu pa Aa MG Li PETA ME ag‏ دَاقَقَالَتٌ mag GAL‏ 


< A 


PANNE TE NG 36 SS 4 قالواقاً اق‎ 


A A - 
E2 - 4 


Pita GENG 6 13 NE asah NG kab It pané KN Á oá‏ ذا 
A A WUTA ATA Z 0‏ 2 4 7 
ENGGAN KAN AG Ta ga AE SAI sêsaka NAYA A‏ 
ك وال ا z‏ نت امر CAR Re MAK‏ 


A 


AEAN A كاي م < م‎ 4 De .. TN 2 4 E 24 cri 
PESANAN AE AAN: Ke ASIN ol 5 


yy‏ < و ور را ري 

BEA APAKAN ANG da EME لاأ كتج بوم‎ Ng MA 

A {‏ ر “و و ا 24 f e‏ 

sii ALE laiba BIL حي س شو‎ Edan ais b 
0 e WA 2? 0 ta g A کو سر‎ 

IA‏ مَفُسِدِمِنَالْوْ ھک sati IKN Á sas jag‏ ي طالب 


(GTA, suJ‏ ين عيكو pa LI‏ اها Jas As‏ الْجَارِيَةَتَصَدَقَكَ قَدَعَارَسُول الله 
FE, Ae Jah, A PETA pasak EN Je‏ يرلا Bs‏ 
ae ja iga Pia JA dna AN AL GS,‏ لاعن اجون فاي 


P 5‏ او Kh‏ وار 
ITE PAN HE bya AN a Kata AAN 2 s% AAE CRESEN‏ 


SI LANA AN BIA ASI Ang Sina 2 AN AN IU 
فَقَامْسَعْدُيَنُ‎ MG a TT REPES 


AAE 5) AAL gê ga كَانَمِنَ‎ AAA ل الله اتاو‎ GA 
CI BS ISO A PASI فيه مر‎ US AI 
JW pb Ma AA دَلِكَ فقا‎ IE EV GEA 1963 356 BEN EN, 3 9 
St A Pe aa, 2 J3 ماف‎ SERA KIRI الهو‎ sa 
ESEK PK PERAIRAN YEN AIA 


EL كك‎ Sa Aan اي وقد‎ KA NAN ARE Has SEN AS 
S3 LN pa ES SES NET عئدِي و‎ oa KN AN sa BASA 
KATA و‎ NAN EN UKS مَعِي‎ SEE dash 
ماليا‎ SBI LAN ASEAN قي لۇ ماقي قيا و‎ asas 


2 9 Pa WA Garh 2 
SRS HAB LK, paié عَايِسَهقَإِنَهْبَلَمَنِيعَنَكِكَذَاوَ‎ 


Z 2 ba 7 


4 Gi LANGKA LT ABON LL LA 23 مس م‎ ny > سار ے تكسو‎ 
JL ANG رسو‎ AN تاب‎ Na ANG NBA قَاسَتَغْفِرِي الله و توي‎ 


ر و 


کو 5 رع Eag a, e‏ > ال دس ا 
KAKI kaa gan EN‏ معي حى bila‏ خبط ا 
Ps Para ANRI Sila, siba AN GIE sae‏ جيبي عَنِي 

A 

رسو 


78 ATAN nd NATAH i 


aja Ata, الله‎ Ape PISA BILA ENI a 5 aé JLN صلی‎ and 


A 


A - PA Ay 


GA SEA IN IE Ayat PEIE أكَاجَارِ يَّحَدِينَهُالسَ‎ ENE 


A 


Be As Ng b‏ وص دة وکين SA‏ اينم لي ليه 
SE FENA aaa‏ باقر JUAN SA AAA‏ 
وڪم ملالا جايو PA Late‏ لا Eii; PSE o ga a ANÁ Vá‏ 


KAN ترف كايو‎ Sena 2 SAN AP 


Zaa? ER 53 
aa yag BA يَدَى رشو‎ NAS Lag Ao َم باهر‎ La in قي‎ 


PING 


É ي‎ A fi KY ne PEN RAN SAPA لقو الله‎ AN êh NG 
Da Aa d Pa ma: 


An GIE TANI Mas رلا ا عَلَيَهِوَسَلَمَوَهُوَ‎ AO 

a 0 NYA NE Aa sale LAI مي دشو‎ MAYA m 
SKB R aii Ate dka 
SAYAN gas BB ilaa JE SARI EÉN eia راتت قال ابو یکر‎ 
MAAN sa in IA لو‎ DUN Sa Pa AR 
مطح الي‎ NGASO As gás sa 
E NA E NANA KA PAHA NA) 2536 ss A کا‎ 
لهالا حي‎ LA صر ي و‎ A óua 


9 


MARTERA ASA 5064 5 IA DAS saa EE Aa 436‏ َع 
KN SANAK AE KY‏ مه قال و KIRI JAS RN SSS‏ 
بن سَعِيدٍعَنَ Na 3 al‏ أي بكر Aa‏ 


2467. Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Sulaiman bin Daud dan Ahmad 
memberiku sebagian kepahaman, telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari 
Ibnu Syihab Az Zuhriy dari 'Urwah bin Az Zubair dan Sa'id bin Al Musayyab dan 'Algamah bin 
Wagashsh Al Laitsiy dan 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Ugbah dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika orang-orang penuduh berkata kepadanya 
seperti apa yang sudah mereka katakan lalu Allah membersihlan dirinya dari fitnah keji ini. 
Berkata Az Zuhriy; dan semua mereka menceritakan kepadaku sekumpulan cerita 'Aisyah, 
sebagian mereka lebih cermat daripada sebagian lain dan lebih kuat kisahnya, lalu aku 
cermati hadis dari masing-masing mereka yang mereka ceritakan padaku dari 'Aisyah. Hadis- 
hadis tersebut satu sama lainnya saling menguatkan, mereka menduga bahwa 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bila berniat hendak 
mengadakan suatu perjalanan, Beliau mengundi diantara isteri-isteri Beliau. Bila nama 
seorang dari mereka keluar berarti dia ikut bepergian bersama Beliau. Pada suatu hari Beliau 
mengundi nama-nama kami untuk suatu peperangan yang Beliau lakukan, maka keluar 
namaku hingga aku turut serta bersama Beliau setelah turun ayat hijab, aku dibawa didalam 
sekedup dan ditempatkan didalamnya. Kami berangkat, hingga ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah selesai dari peperangan tersebut kami kembali pulang. Ketika hampir 
dekat dengan Madinah, Beliau mengumumkan untuk beristirahat malam. Maka aku keluar 
dari sekedup saat Beliau dan rambongan berhenti lalu aku berjalan hingga aku meninggalkan 
pasukan. Setelah aku selesai menunaikan keperluanku, aku kembali menuju rombongan 
namun aku meraba dadaku ternyata kalungku yang terbuat dari batu akik telah jatuh. Maka 
aku kembali untuk mencari kalungku. Kemudian orang-orang yang membawaku menuntun 
kembali unta yang aku tunggangi sedang mereka menduga aku sudah berada didalam 
sekedup. Memang masa itu para wanita berbadan ringan-ringan, tidak berat, dan mereka 
tidak memakan daging, yang mereka makan hanyalah sesuap makanan hingga orang-orang 
tidak dapat membedakan berat sekedup ketika diangkat apakah ada wanita didalamnya atau 
tidak. Saat itu aku adalah wanita yang masih muda. Maka mereka menggiring unta-unta dan 
berjalan. Dan aku baru mendapatkan kembali kalungku setelah pasukan sudah berlalu. Maka 
aku datangi tempat yang semula rombongan berhenti namun tidak ada seorangpun disana, 
lalu aku kembali ke tempatku saat tadi berhenti dengan harapan mereka merasa kehilangan 
aku lalu kembali ke tempatku. Ketika aku duduk, aku merasa sangat ngantuk hingga akhirnya 
aku tertidur. Adalah Sofwan bin Al Mu'aththol as-Sulamiy adz-Dzakwan datang dari belakang 
rombongan pasukan hingga dia menghampiri tempatku dan dia melihat ada tanda orang 
sedang tidur. Maka dia mendatangiku. Dahulu sebelum turun ayat hijab, dia pernah melihat 
aku. Aku terbangun dengan sangat kaget ketika dia menghentikan hewan tunggangannya 
dan merundukkannya hingga aku menaiki tunggangannya itu lalu dia menuntunnya hingga 
kami dapat menyusul rombongan setelah mereka singgah untuk melepas lelah ketika siang 
berada di puncaknya. Maka binasalah siapa yang binasa. Dan orang yang berperan 
menyebarkan tuduhan adalah 'Abdullah bin Ubay bin Salul. Kami tiba di Madinah dan aku 
menderita sakit selama satu bulan sementara orang-orang mulai terpengaruh dengan berita 
bohong (tuduhan) ini dan mereka membiarkan aku dalam kondisi sakit apalagi aku tidak 
melihat dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kelembutan yang biasa aku dapatkan jika aku 
sakit. Beliau hanya menjenguk aku lalu memberi salam lalu bertanya tentang keadaanku 
hanya dengan memberi isyarat sedang aku tidak menyadari sedikitpun apa yang sedang 
terjadi. Hingga ketika aku berangsur pulih dari sakit aku keluar bersama Ummu Misthoh 
menuju tempat kami biasa membuang hajat, kami tidak keluar kesana kecuali di malam hari, 
itu terjadi sebelum kami mengambil tabir dekat dengan rumah kami, kebiasaan kami saat itu 
yaitu kebiasaan orang-orang Arab dahulu (arab tradisional) bila berada diluar rumah atau di 


lapangan terbuka. Maka kami, aku dan Ummu Misthoh binti Abi Ruhum berjalan lalu dia 
tergelincir karena kainnya seraya dia mengumpat: "Celakalah Misthoh". Aku katakan: 
"Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seorang yang pernah 
ikut perang Badar?" Dia berkata: "Wahai baginda putri, apakah Baginda belum mendenar 
apa yang mereka perbincangkan?" Lalu dia mengebarkan kepadaku tentang berita bohong 
(tuduhan keji). Kejadian ini semakin menambah sakitku diatas sakit yang sudah aku rasakan. 
Ketika aku sudah kembali ke rumahku, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam masuk 
menemuiku lalu memberi salam dan berkata: "Bagaimana keadaanmu?" Aku jawab: "izinkan 
aku untuk pulang ke rumah kedua orangtuaku". 'Aisyah berkata: "Saat itu aku ingin mencari 
kepastian berita dari pihak kedua orang tuaku". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memberiku izin dan akhirnya aku menemui kedua orangtuaku lalu aku tanyakan kepada 
ibuku: "Apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" Ibuku menjawab: "Wahai ananda, 
anggaplah ringankan urusan yang sedang menimpa dirimu ini. Sungguh demi Allah, sangat 
jarang seorang wanita yang tinggal bersama seorang suami yang dia mencintainya padahal ia 
mempunyai isteri lain, melainkan isteri-isteri lainnya akan menyebarluaskan aibnya". Aku 
katakan: "Subhanallah, sungguh orang-orang sudah memperbincangkan masalah ini?" Aisyah 
berkata: "Maka aku melewati malam itu hingga pagi dengan air mata tak bisa lagi menetes 
karena habis dan aku tidak bisa tidur karenanya hingga ketika pagi hari, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memanggil 'Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu 
belum juga turun untuk mengajak keduanya bermusyawarah perihal rencana menceraikan 
isteri-isteri Beliau. Adapun Usamah, ia memberi isyarat kepadanya dengan apa yang 
diketahuinya secara persis karena kecintaannya kepada rumah tangga Rasulullah. Usamah 
berkata: "Keluarga Baginda wahai Rasulullah, demi Allah tidaklah kami mengenalnya 
melainkan kebaikan semata". Sedangkan 'Ali bin Abi Thalib berkata: "Wahai Rasulullah, Allah 
tidak akan menyusahkan Baginda sebab masih banyak wanita-wanita lain selain dia dan 
tanyakanlah kepada sahaya wanitanya yang dia akan membenarkan baginda". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil Barirah lalu berkata: "Wahai Barirah, 
apakah kamu melihat pada diri Aisyah sesuatu yang meragukan kamu tentangnya?" Barirah 
menjawab: "Demi Dzat Yang mengutus Baginda dengan benar, sama sekali aku belum 
pernah melihat aib pada diri Aisyah yang bisa kugunakan untuk membongkar aibnya, 
kalaupun aku melihat sesuatu padanya tidak lebih dari sekedar perkara kecil, yang ketika dia 
masih sangat muda dia pernah ketiduran saat menjaga adonan rotinya, lantas ada hewan 
ternak datang dan memakan adonan tersebut". Maka pada suatu hari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri untuk kemudian meminta pertanggung jawaban 'Abdullah bin Ubay 
bin Salul. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Siapakah yang bisa 
mengemukakan pertanggungjawaban terhadapku terhadap seseorang yang telah kudengar 
telah menyakiti keluargaku?. Demi Allah, aku tidak mengetahui keluarga melainkan kebaikan 
semata. Sungguh mereka telah menyebut-nyebut seseorang laki-laki (maksudnya Shofwan 
yang diisukan selingkuh) yang aku tidak mengenalnya melainkan kebaikan semata, yang dia 
tidak pernah mendatangi keluargaku melainkan selalu bersamaku". Maka Sa'ad bin Mu'adz 
berdiri lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku akan membalaskan penghinaan ini buat anda. 
Seandainya orang itu dari kalangan suku Aus, kami akan penggal batang lehernya dan 
seandainya dari saudara-saudara kami suku Khazraj, perintahkanlah kami pasti akan kami 
laksanakan perintah Baginda tersebut". Lalu beridirlah Sa'ad bin 'Ubadah, pimpinan suku 
Khazraj, yang sebelumnya dia adalah orang yang shalih namun hari itu terbawa oleh sikap 
kesukuan: "Dusta kamu, kamu tidak akan pernah bisa membunuhnya dan tidak akan bisa 
membalaskannya". Kemudian Usaid bin Hudhoir berdiri seraya berkata: "Justru kamu yang 
dusta, kami pasti akan membunuhnya. Sungguh kamu sudah menjadi munafig karena 


membela orang-orang munafiq". Maka terjadilah perang mulut antara suku Aus dan Khazraj 
hingga sudah saling ingin melampiaskan kekesalannya padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam masih berdiri di atas mimbar hingga akhirnya Beliau turun lalu menenangkan 
mereka hingga akhirnya mereka terdiam dan Beliau pun diam. Maka aku menangis 
sepanjang hariku hingga air mataku tak bisa lagi menetes karena kering dan aku tidak bisa 
tidur karenanya hingga akhirnya kedua orangtuaku berada di sisiku sedangkan aku sudah 
menangis selama dua malam satu hari hingga aku menyangka hatiku jangan-jangan menjadi 
pecah". Aisyah berkata: "Ketika kedua orantuaku sedang duduk di dekatku sementara aku 
terus saja menangis tiba-tiba ada seorang wanita Anshar yang meminta izin masuk lalu aku 
ijinkan kemudian dia duduk sambil menangis bersamaku. Ketika dalam keadaan seperti itu 
tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang lalu duduk, namun tidak duduk di 
dekat aku sebagaimana saat Beliau menyampaikan apa yang telah terjadi denganku sebelum 
ini, sedangkan peristiwa ini sudah berlalu selama satu bulan dan wahyu belum juga turun 
untuk menjelaskan perkara yang menimpaku ini". Aisyah berkata: "Maka Beliau bersaksi 
membaca dua kalimah syahadah kemudian berkata: "Wahai 'Aisyah, sungguh telah sampai 
kepadaku berita tentang dirimu begini begini. Jika kamu bersih tidak bersalah pasti nanti 
Allah akan membersihkanmu. Namun jika kamu jatuh pada perbuatan dosa maka mohonlah 
ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya karena seorang hamba bila dia mengakui 
telah berbuat dosa lalu bertobat maka Allah pasti akan menerima tobatnya". Setelah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyelesaikan kalimat yang disampaikan, air mataku 
mengering hingga tak kurasakan setetes pun. Lalu aku katakan kepada bapakku: "Jawablah 
kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tentang aku". Bapakku berkata: "Demi Allah, 
aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam". Lalu aku katakan kepada ibuku: "Jawablah kepada Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam tentang aku dari apa yang barusan Beliau katakan". Ibuku pun menjawab: "Demi 
Allah, aku tidak mengetahui apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam". 'Aisyah berkata: "Aku hanyalah seorang anak perempuan yang masih muda yang 
aku tidak banyak membaca Al Our'an". Aku katakan: "Sesungguhnya aku, demi Allah, aku 
telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa yang diperbincangkan oleh orang 
banyak dan kalian pun telah memasukkannya dalam hati kalian lalu membenarkan berita 
tersebut. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dan demi Allah, Dia Maha 
Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti tidak akan membenarkan aku tentang ini. Dan 
seandainya aku mengakui kepada kalian tentang urusan ini padahal Allah Maha Mengetahui 
bahwa aku bersih, kalian pasti membenarkannya. Demi Allah, aku tidak menemukan antara 
aku dan kalian suatu perumpamaan melainkan seperti ayahnya Nabi Yusuf ketika dia 
berkata: ("Bersabarlah dengan sabar yang baik, dan Allah tempat meminta pertolongan dari 
segala yang kalian gambarkan").(@S. Yusuf 18). Kemudian setelah itu aku pergi menuju 
tempat tidurku dengan berharap Allah akan membersihkan aku, akan tetapi demi Allah, aku 
tidak menduga kalau Allah menurunkan suatu wahyu tentang urusan yang menimpaku ini. 
Karena tidak pantas kalau Al Our'an turun untuk membicarakan masalahku ini. Tetapi aku 
hanya berharap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendapatkan wahyu lewat mimpi 
yang Allah membersihkan diriku. Dan demi Allah, belum beliau menuju majelisnya dan 
belum pula dari Ahlu Bait yang keluarl, hingga diturunkan wahyu kepada Beliau. Maka Beliau 
menerima wahyu tersebut sebagaimana Beliau biasa menerimanya dalam keadaan demam 
sangat berat dengan bercucuran keringat. Setelah selesai wahyu turun kepada Beliau, 
nampak Beliau tertawa dan kalimat pertama yang Beliau ucapkan adalah saat Beliau berkata 
kepadaku: "Wahai 'Aisyah, pujilah Allah, sungguh Allah telah membersihkan kamu". Lalu 
ibuku berkata, kepadaku: "Bangkitlah untuk menemui Rasulullah". Aku katakan kepada 


ibuku: "Demi Allah, aku tidak akan berdiri menemuinya dan tidak akan aku memuji siapapun 
selain Allah Ta'ala. Maka Allah menurunkan ayat ("Sesungguhnya orang-orang yang 
menyebarkan berita bohong diantata kalian adalah masih golongan kalian juga. Janganlah 
kalian menduganya sebagai keburukan bahkan dia merupakan kebaikan buat kalian..."). (OS. 
Annur 11). Ketika turun ayat ini yang menjelaskan terlepasnya diriku dari segala tuduhan, 
Abu Bakar ash-Shiddig radliallahu "anhu yang selalu menanggung hidup Misthah bin 
Utsatsah karena memang masih kerabatnya berkata: "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan 
lagi memberi nafkah kepada Misthah untuk selamanya karena dia sudah ikut menyebarkan 
berita bohong tentang 'Aisyah". Maka kemudian Allah menurunkan ayat: ("Dan janganlah 
orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan diantara kalian bersumpah untuk tidak 
lagi memberikan kepada .....hingga ayat.... Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang") 
(QS. Annur 22).. Maka Abu Bakar berkata: "Ya, demi Allah, sungguh aku sangat berkeinginan 
bila Allah mengampuniku". Maka Abu Bakar kembali memberi nafkah kepada Misthah 
sebagaimana sebelumnya. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada 
Zainab binti Jahsy tentang masalah aku seraya berkata: "Wahai Zainab, apa yang kamu 
ketahui dan apa pendapatmu?" Maka Zainab berkata: "Wahai Rasulullah, aku menjaga 
pendengaran dan penglihatanku, demi Allah aku tidak mengeahui tentang dia melainkan 
kebaikan". Kata 'Aisyah: " Padahal Zainab orangnya sebelumnya merasa lebih mulia 
daripadaku, yang kemudian Allah menjaganya dengan kewara'an". Dia berkata,, dan telah 
menceritakan kepada kami Fulaih dari Hisyam bin 'Urwah dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 
'anha dan 'Abdullah bin Az Zubair seperti hadits ini. Berkata,, dan telah menceritakan kepada 
kami Fulaih dari Rabi'ah bin ABi 'Abdurrahman dan Yahya bin Sa'id dari Al Qasim bin 
Muhammad bin Abu Bakar seperti ini juga. 


Bab: Jika seseorang menilai bersih kepada orang lain maka itu sudah cukup 


PESAN س بن‎ IE NE هاب حدتما‎ PRE HE NASA SAS 


r 


EEIE SA ANN 


2 A 


Ken PEN ا حت‎ AF AN Maa tag من‎ D g 
KAA NS للأَحَدَاأَحْسِبْهُ داو‎ SIN 


2468. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid Al Khadzdza' dari 
'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari bapaknya berkata: Ada seseorang menyanjung orang lain 
di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka Beliau berkata: "Celaka kamu, kamu telah 
memenggal leher sahabatmu, kamu telah mememggal leher sahabatmu". Kalimat ini 
diucapkan oleh Beliau berulang kali, kemudian Beliau bersabda: "Siapa diantara kalian yang 
ingin memuji saudaranya tidak pada tempatnya hendaklah ia mengucapkan, Aku mengira si 
fulan, demi Allah aku menduga dia, dan aku tidak menganggap suci seorangpun di hadapan 
Allah, aku mengira dia begini begini, sekalipun dia mengetahui tentang diri saudaranya itu". 


Bab: Berbelit-belit dalam memberikan pujian dan hendaklah mengatakan apa yang 
dia ketahui 


NB pai NEH e -o AANE PA EA 
NG ada يهف‎ Aa i 3 HE saka aké aa ALAH مو سی رض‎ 
JEN Ab pal کڪ أو‎ 


2469. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabbah telah menceritakan kepada 
kami Isma'il bin Zakariya' telah menceritakan kepada kami Buraid bin 'Abdullah dari Abu 
Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
mendengar seseorang memuji seseorang dan berlebihan dalam memujinya, maka Beliau 
bersabda: "Kalian telah binasa atau dengan redaksi berarti kalian telah memotong punggung 
seseorang". 


Bab: Balighnya anak kecil dan nilai persaksiannya 


« و 


Kab PEN a 5 3 NG 9 IA TO Keran 2 


Bala وكليد‎ ae Gik an رضن لكو نا لس‎ aki 


ہر ووو aha‏ 


TS a BEN IS NAIK يزو هو‎ aas 


7 H pa 4 es A 2.27 GA 
gan ضوالِمَنْبَلغْ حمس‎ a, 


2470. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah berkata, telah 
menceritakan kepadaku Nafi' telah menceritakan kapadaku Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma 
bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam untuk ikut 
dalam perang Uhud, saat itu umurnya masih empat belas tahun namun Beliau tidak 
mengijinkannya. Kemudian ia menawarkan lagi pada perang Khandag saat itu usiaku lima 
belas tahun dan Beliau mengijinkanku". Nafi' berkata: "Aku menemui 'Umar bin 'Abdul 'aziz 
saat itu dia adalah khalifah lalu aku menceritakan hadis ini, dia berkata: "Ini adalah batas 
antara anak kecil dan orang dewasa". Maka kemudian dia menetapkan pegawainya untuk 
mewajibkan kepada siapa saja yang telah berusia lima belas tahun. 


JA EM iba SA ANA KE JAE 
“4 00 و كر جلك ار 0 مر‎ KAA . ابل‎ RA 
IS اجب على‎ ganas قَالَعْسَل يوم‎ a TN aga Painan 0 GEA 

يدا 


2471. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Shafwan bin Sulaim dari 'Atho' bin YAsar dari Abu 


Sa'id Al Khudriy telah sampai kepadanya sabda Nabi shallallahu "alaihi wasallam: "Mandi 
pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi (baligh) ". 


Bab: Pertanyaan hakim kepada pihak penuduh, 'Apakah kamu mempunyai bukti?" 
PAS NINGEN na NN (Agra داد ا‎ 
2 رر‎ sih 2 ANA AR sh وا م‎ 2 Z A رص و‎ zo atoa © a 
555 Ngak AJ SA a JE Malaga Asa a 
> AJA 5 NG UBS Á sa a NAN ayak AN 


3 e سم م ر ور‎ G ZA Deo. 
TE ka nah NY NI قال لي رسو‎ gal JEANS s 


7 - 


A وي‎ 


MIA PBJ IL يَخَلِفوَيَذْهَبِ‎ GANG سو‎ HEA IA 5 NING JEN Ê 


a MES Aa 


2472. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu 
Mu'awiyah dari Al A'masy dari Syaqiq dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang bersumpah dengan sumpah curang, dan 
bermaksud mengambil harta seorang muslim maka nanti dia akan berjumpa dengan Allah, 
sedang Allah murka kepadanya". Dia berkata,, maka Al Ays'ats bin Qais berkata: "Demi Allah, 
hadits itu berkenaan dengan aku, yang antara aku dan seorang Yahudi ada sebidang lahan, 
lalu dia mempermasalahkannya sehingga aku adukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Apakah kamu 
memiliki bukti?" Aku katakan: "Tidak". Lalu Beliau berkata kepada si Yahudi: "Bersumpahlah 
kamu". 'Abdullah berkata; Aku katakan: "Wahai Rasulullah, kalau dia bersumpah nanti dia 
musti membawa hartaku". 'Abdullah berkata: "Maka turunlah firman Allah yang artinya: 
("Sesungguhnya orang-orang yang menjualjanjinya dengan Allah dan sumpah mereka 
dengan harga yang murah ...hingga akhir ayat") (QS. Ali Imran 77). 


Bab: Sumpah bagi orang yang tertuduh 
a الله‎ en NS ESA pe gat Bela 
aké AAN ora aa AE صل‎ 


2473. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Nafi' 
bin 'Umar dari Ibnu Abi Mulaikah: Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma telah menulis bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan sumpah bagi orang yang terdakwa (dituduh). 


SESI GARA ایل کال کال‎ ARET A s PSS AUSA 


E Eh‏ عا ا 2A‏ ےو > AG A‏ م مه 
AA NJ a‏ و 
kis‏ 


r HE 
. 


EN Pa NP فاع‎ Ted ا ر4‎ ana 21 Az Ll ا ر‎ j 
Aea ga ينر جل خصو‎ ME KAP GA Ge Ne 
صل اله‎ LANJB EN CSI 


A 


AENG a IN JS ka عليه و‎ IA 


14 


OE E ae Ba Ma ang 21‏ .. رر ی ر ر ا ر کر ےجو رہ 
ilaga a‏ عَل a‏ امالا و هو فِيبَافاجرٌ NGA‏ وجلو هو عَلَيّهِعَصْبَانُ 
E as AI 36‏ 


2474. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il berkata: 'Abdullah berkata: "Siapa yang bersumpah 
yang dengan sumpahnya bermaksud untuk menguasai harta maka dia akan berjumpa Allah 
dan Allah dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian turunlah firman Allah sebagai 
pembenaran atas ini: ("Sesungguhnya orang-orang yang menjual janjinya dengan Allah dan 
sumpah mereka dengan harga yang murah ...hingga ayat berbunyi.... siksa yang pedih) (OS. 
Ali'lmran.77). Kemudian Al Asy'ats bin Qais menemui kami lalu berkata: "Apa yang 
diceritakan kepada kalian oleh Abu 'Abdurrahman?" Maka kami ceritakan kepadanya apa 
yang disampaikan oleh Abu 'Abdurrahman. Maka dia berkata: "Dia benar, karena memang 
ayat itu turun berkenaan dengan aku, yang antara aku dan seseorang ada perselisihan 
tentang sesuatu sehingga kami bawa persoalan tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu Beliau bertanya: "Siapa dua orang saksimu atau orang itu menyatakan 
sumpahnya". Aku katakan kepada Beliau: "Kalau sumpah, dia pasti mau bersumpah lalu dia 
tidak mempedulikan aku". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 
bersumpah dengan tujuan bermaksud mengambil harta seseorang padahal dia bersumpah 
dengan curang (dusta) maka nanti dia akan berjumpa Allah 'azza wajalla, dan Allah murka 
kepadanya". Maka turunlah ayat sebagai pembenaran dari hal ini, lalu dia membacanya. 


Bab: Jika seseorang mengajukan dakwahan atau tuduhan, 


WAE رضي‎ EA EA eni AL NAS MEN IA oa 
ابْنِسَحْمَاءَقَقَالَ التي صلا‎ aa EN JAN es KASIR 


A r IM 


Landa NE sah A JNE کال امول الإا ری‎ 3 ab gk MEA An sale 
u 2 DAN aÑ, $ 03 KINA MBANDA 
ل و‎ 


2475. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abi 'Adiy dari Hisyam telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berbuat serong (selingkuh) 
dengan Syarik bin Sahma' di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu punya bukti atau punggungmu 
dipukul?" Maka dia berkata: "Wahai Rasulullah, bila seorang dari kami melihat ada seorang 
laki-laki bersama isterinya, apakah dia harus mencari bukti?" Beliau kontan mengatakan 
'Harus ada bukti, punggungmu harus didera (atas tuduhan ini). Lalu diceritakanlah tentang 
hadits Li'an (saling melaknat antara yang menuduh dengan yang dituduh). 


Bab: Sumpah setelah asar 


ina bê ge gê EN KE NE يرين‎ ANGSANA ea as 
Asa HER pa YANG asal SAY, JEIEN رَضِيَ‎ 
Magi Laa ARA SAN غ‎ NISN 5 


4 
4 PT - - 2 


4 


KAPANAH JE A WA ا مر‎ NE 0 SAS AU GKN 
WA GLS EG hii 


2476. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin 'AbdulHamid dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga golongan yang Allah 
tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat, tidak memandang mereka dan tidak 
pula mensucikan mereka, serta bagi mereka disediakan siksa yang pedih, yaitu seseorang 
yang memiliki kelebihan air di jalan lalu dia enggan memberikannya kepada ibnu sabil, 
seseorang yang berbai'at kepada seorang (pemimpin) dan dia tidak berbai'at kepadanya 
kecuali demi kepentingan duniawi, bila dia diberikan apa yang sesuai dengan keinginannya 
maka dia memelihara janjinya, namun bila tidak maka dia tidak memelihara janjinya, dan 
seseorang yang menawar barang dagangan kepada seseorang setelah waktu 'Ashar, lalu dia 
bersumpah atas nama Allah; sungguh dengan harga sekian sekian aku memperoleh barang 
seperti ini, padahal dia dusta belaka". 


Bab: Pikah yang tertuduh memberikan sumpahnya sekiranya sumpah itu wajib bagi 
dirinya, 


Pa SA‏ سى ge LAN Jal IE KENA i AH‏ الله 


4 


BEE AN IU dau Sa, tea MA $ eó ea ANS 


2477. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang bersumpah (yang dengan sumpahnya itu) 
dia bermaksud mengambil harta (orang), maka dia berjumpa Allah dan Allah murka 
kepadanya". 


Bab: Jika suatu kaum saling berebut untuk saling bersumpah 


Zas LG 
AWAN 


BAN eny Ikan SARA ر‎ KAS NS pa, ga SAS 


CN 


AC ipa has zizi DIA‏ عو A3 BEAN AB‏ لف 


2478. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr telah menceritakan kepada kami 
'Abdur Razzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam menawarkan sumpah kepada suatu 


kaum lalu merekapun segera bersumpah. Maka Beliau memerintahkan agar diundi siapa 
diantara mereka yang lebih dahulu bersumpah. 


Bab: Firman Allah "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) 
Allah..." 


A ee و‎ La 


ee WA As sas NG SN NE bih sal o 


A 


شكشك تي عند لون أي Ja geh‏ كار PELAN‏ 


“ 


2 


Ga NG يأو‎ ANE NS Alan, ا‎ aduk 
EIST 


2479. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Yazid bin 
Harun telah mengabarkan kepada kami Al 'Awwam berkata, telah menceritakan kepadaku 
Ibrahim Abu Isma'il as-Saksakiy dia mendengar 'Abdullah bin Abu Awfaa radliallahu 'anhuma 
berkata; Ada seseorang yang menunggui barang dagangannya, lalu dia bersumpah atas 
nama Allah bahwa dia hanya memberikan dagangannya dengan harga sekian-sekian padahal 
bohong belaka, maka turunlah firman Allah yang artinya: ("Sesungguhnya orang-orang yang 
menjual janjinya kepada Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah..) (OS. 
Ali'lmran 77). Dan berkata Ibnu Abi Awfaa: "Orang yang menipu orang lain, sama artinya 
dengan pemakan riba dan pengkhianat". 


LoL 3 


SA 23 An SAS‏ مْحَمَّدُ KAIN Ne a AN Pa‏ ابل عَنْعَبْدِ للَورَضِيَ 
degan Peak BA Aa‏ ل ولات 


Ann PAN jol TANG NG وَجَنَّكَصَدِيقَ‎ SENG GN Sai aa هوهو‎ ja SA 


SAB, pa NIS, AN gp ANE Ki 5 
لت‎ Ae كَذَاقَالَيَ‎ DIA 


A 


BIO LIS 


2480. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Wa'il dari 'Abdullah radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang bersumpah palsu 
(berdusta) yang dengan sumpahnya itu dia bermaksud mengambil harta orang lain atau 
Beliau bersabda dengan redaksi 'saudaranya', maka dia berjumpa Allah sedang Allah murka 
kepadanya". Lalu Allah menurunkan ayat Al Our'an sebagai pembenaran atas sabda Beliau 
ini yang artinya: ("Sesungguhnya orang-orang yang menjual janjinya kepada Allah dan 
sumpah mereka dengan harga yang murah.. hingga firman-Nya ...siksa yang pedih) (OS. 
Ali'lmran 77). Kemudian Al Asy'ats menemuiku seraya berkata: "Apa yang diceritakan 
'Abdullah kepada kalian hari ini?" Aku katakan: "Begini-begini". Maka dia berkata: "Ayat itu 
turun berkenaan dengan aku". 


Bab: Bagimana seseorang diminta untuk bersumpah 


IM 


Ine CA‏ بن a Sa‏ أب كمه طَلْحَدَبْنَ 


A 


ANG سال عَنَالْإِسَلَام قَقَالَرَسُو‎ belas سول اله صل‎ sa SARI gas 


2 i م‎ 


Jué ENEE Wa fe JANGAN SIG Ie o 


A 


PR MESIN Wa né AE تمان قال ھل‎ 25 sêka pala gala Pang aa ولال‎ 
hajan ISSI IMS REA JANG AN ملم‎ MEME AN هرسو ل‎ 


- - 
- ع2 


AA Ia KA AI A LA Ap PAN ATAU HPA 


2481. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepadaku Malik dari pamannya, Abu Suhail bin Malik dari bapaknya bahwa dia mendengar 
Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Lima kali shalat dalam sehari semalam". Lalu orang itu berkata: 
"Apakah untukku ada lagi selain itu?" Beliau bersabda: "Tidak ada, kecuali jika kamu mau 
mengerjakan yang tathowwu' (sunnat) ". 'Ubaidullah berkata: "Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan kepada orang itu tentang zakat, lalu orang itu 
bertanya lagi: "Apakah untukku ada lagi selain itu?" Beliau bersabda: "Tidak ada, kecuali jika 
kamu mau mengerjakan yang tathowwu' (sunnat) ". Kemudian orang itu pergi sambil 
berkata: "Demi Allah aku tidak akan menambah atau mengurangi dari ini semua". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia akan beruntung bila jujur". 


0 BAA 12 2 Ea 22 2 255 - 
BA KEM goo AN AÉ Lt Èb قال گر‎ PEOS ee BETAS 
ah das BW عَلَيَهِوَسَلَمَكَالَمَنَ‎ 


2482. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah berkata, Nafi' menyebutkan dari 'Abdullah radliallahu "anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang bersumpah hendaklah dia 
bersumpah atas nama Allah atau kalau tidak, lebih baik diam". 


Bab: Seseorang yang memberikan bukti setelah jatuhnya sumpah 


E 7 Sasa TA 2 E 2‏ ر 


2, - 


ARAH Z Ke ZA Tar e A - 
UGN asa A JA CA A AN 


2483. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 
'Urwah dari bapaknya dari Zainab dari Ummu Salamah radliallahu 'anhah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa 


kepadaku, barang kali diantara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. 
Maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya 
berdasarkan kepandaian argumentasnya, berarti telah kuambil sundutan api neraka baginya, 
maka janganlah dia mengambilnya". 


Bab: Orang yang memerintahkan untuk menepati janji 


DA 
i 


Pe aa الله‎ SI bê A اه سعد‎ NA حابر اهي‎ 
قال له سالك مادا يام كم‎ NIA AA (IE AN Ge SEN KE 


r 


AIR EN ge N A A 0 z>? 2:3 


2484. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidulloih bin "Abdullah bahwa 
'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhuma mengabarkannya berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Abu Sufyan bahwa Raja Heraklius berkata kepadanya: "Aku telah bertanya 
kepadamu apa yang dia perintahkan kepada kalian, lalu kamu menjawab bahwa dia 
memerintahkan kalian untuk shalat, bershadagah (zakat), menjauhkan diri dari berbuat 
buruk, menunaikan janji dan melaksankan amanah". Lalu dia berkata: "Ini adalah diantara 
sifat-sifat seorang Nabi". 


Aa 0 2 PA Na pena 


ر ر 9 


A وَإِذَااْثَمِيَحَانَوَإِدَاوَعَدَأ‎ 


2485. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari Abu Suhail, Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir dari bapaknya dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tanda- 
tanda munafig ada tiga, jika berbicara dusta, jika diberi amanat dia khiyanat dan jika berjanji 
mengingkari". 


4 
WAS 2» 1G 2 


AN Ah‏ اھ ی ی مو سی EA MA‏ بن ANA‏ عن محمد عل 


Jadu Sis Asal pall الل‎ Jo NA JG 233 BE 
TENGARA 3133 sela ja IE Jaga GEN ya ASN ga ANA 
KEKE, a ATA a تيرشو‎ 5E séi PAS JELAS 


2486. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ibnu Juraij berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Dinar dari 
Muhammad bin 'Ali dari Jabir bin "Abdullah radliallahu 'anhum berkata: Ketika Nabi 


shallallahu "alaihi wasallam wafat, Abu Bakar datang dengan membawa harta yang didapat 
dari Al 'Alaa' bin Al Hadhramiy lalu Abu Bakar berkata: "Siapa yang kepadanya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memiliki hutang atau siapa yang pernah dijanjikan Beliau sesuatu 
hendaklah dia menemui kami". Jabir berkata: Aku katakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berjanji kepadaku untuk memberikan aku sesuatu sekian sekian". Maka dia 
mengulurkan tangannya tiga kali. Jabir berkata: "Maka Abu Bakar memberikan ke tanganku 
lima ratus kemudian lima ratus kemudian lima ratus lagi". 


MEN AE 1331 AAS AN aa CI ge PE RASA SAS 


o az?‏ عه أ م9 ساسم 


Li YE َي أجلن قَصَى مُومَى‎ SA ia se MIE SERA 
AI AI KSAD BA SIS AE LAUT 45 dara 
ISIS ala sale Le 


2487. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rahim telah mengabarkan 
kepada kami Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Marwan bin Syuja' dari 
Salim Al Agthos dari Sa'id bin Jubair berkata: Ada seorang Yahudi dari penduduk Hirah 
bertanya kepadaku tentang dua ketetapan yang dipilih oleh Nabi Musa Alaihissalam. Aku 
menjawab tidak tahu, hingga aku mendatangi orang 'alim (pemuka) orang Arab dan bertanya 
kepadanya. Akhirnya aku menemui dan bertanya kepada Ibnu 'Abbas, maka dia menjawab: 
"Musa Alaihissalam memilih mengerjakan yang terbanyak dan terbaik diantara keduanya, 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam jika Beliau bersabda maka pasti beliau 
lakukan. 


Bab: Orang musyrik tidak diminta untuk bersaksi 


- -22 


AE AE SANG oa kê NGA 0 Na 
Sl sa مَعْسَرَ الْمُسَلِمِينَ‎ A EN ee a وام‎ 


ea PA, AA TAG Ae BIA Z AS و‎ 
Sia PA BEN el يرو‎ FN AN e i 


A 


BUANA geia ممن لملم‎ AAN see AAA 
PAKAN er AN 


2488. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari 'Abdullah bin 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian 
bertanya kepada Ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabi-Nya 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya 
dengan tidak dicampur aduk, dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli 
kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan, dan mereka merubahnya dengan tangan 


mereka, lalu mereka berkata ini dari Allah dengan maksud (menjualnya dengan harga yang 
sedikit). Bukankah dengan ilmu yang telah datang kepada kalian berarti Dia melarang kalian 
untuk bertanya kepada mereka?. Tidak, demi Allah, kami tidak melihat seorangpun dari 
mereka yang bertanya tentang apa yang diturunkan kepada kalian". 


Bab: Mengundi dalam hal-hal yang membingungkan 
Aa SAN AAN SA IE عمش‎ e Es S حَفْصِ ب غا‎ Sis 
Gag Ísól goii jiasi NAN; NGABA NAH PEN شير ر رضي‎ 


LAN Is AE Is ا‎ SGA YA SPA Yan ta اموا‎ padu 
Kal JG يَنَهُ قد أشقل اترا‎ Jas ANG IS Gap PANEN PA IAI يمدو‎ 


E‏ رو و و 


قا كاذ ي ولا ea‏ يَدَيْهأنْجَوْمُوَمَجُوَا PENNE FAAS‏ 


و ر 


PR SI 


2489. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, telah 
menceritakan kepadaku Asy Sya'biy bahwa dia mendengar An Nu'man bin Basyir radliallahu 
'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Perumpamaan orang 
yang menerjang hukum Allah dan orang berada padanya seperti sekelompok orang yang 
berlayar dengan sebuah kapal, lalu sebagian dari mereka ada yang mendapat tempat di 
bagian bawah dan sebagian lagi di atas perahu. Lalu orang yang berada di bawah perahu bila 
mereka mencari air untuk minum, mereka harus melewati orang-orang yang berada di atas 
sehingga mengganggu orang yang diatas. Lalu salah seorang yang dibawa mengambil kapak 
untuk membuat lubang di bawah kapal. Maka orang-orang yang di atas mendatanginya dan 
berkata: "Apa yang kamu lakukan?" Orang yang di bawah berkata: "Kalian telah terganggu 
karena aku sedangkan aku memerlukan air". Maka bila orang yang berada di atas mencegah 
dengan tangan mereka maka mereka telah menyelamatkan orang tadi dan menyelamatkan 
diri mereka sendiri, namun apabila mereka membiarkan saja apa berarti dia telah 
membinasakan orang itu dan diri mereka sendiri". 


عر و 


SAKA a اشغ واه يَكَالَحَدَّكْنِي‎ AA ANGE 


kaga bs RE KE BUSA aa pané Pelan Des sah mena‏ ەق 
SA‏ 


9 A EPEA Exe SNN DAYA YA Sh 2 LEE eno SN 


F Pa -‏ وو 
es‏ 


4 قا‎ SHAH ا سول الله‎ 2 sana اف‎ iz Sri a CRE 


a A‏ 2 اس دم و عه 


BARA ALA AL AAS, re A Na 5 


Gi 


Pagar AA سُولَاللَّهِ قَقَالَرَ‎ AN دري باي‎ AAN SA, 


A 


A 


AEA A a 4 2 KA -i NG Pd F vii 
Mn JAN a ie iaa AA SEA HA AE KE 


Cant r 


Mis FSS Wen BAS KE Lab NGA Su A WA ruba e gias 5 


A 


SA 2 


سول اله NENEK‏ 


2490. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah menceritakan kepadaku Kharijah bin Zaid Al Anshariy 
bahwa Ummu Al 'Alaa', seorang wanita dari kalangan mereka yang telah berbai'at kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya bahwa 'Utsman bin Mazh'un 
diberikan bagiannya ketika Kaum Anshar menawarkan tempat tinggal kepada Kaum 
Muhajirin" Berkata Ummu Al 'Alaa': "Lalu 'Utsman bin Mazh'un mendapatkan bagiannya 
untuk tinggal bersama kami. Namun kemudian dia menderita sakit yang membawa kepada 
kematianya. Lalu dia kami mandikan dan kafani dengan baju yang dikenakannnya. Tak lama 
kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam datang, lalu aku berkata kepada Beliau: 
"Semoga rahmat Allah tercurah atasmu wahai Abu As-Sa'ib (Utsman bin Mazh'un). Dan 
persaksianku atasmu bahwa Allah telah memuliakanmu". Maka Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam berkata: "Dari mana kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?" Aku jawab: 
"Demi bapak ibuku untuk anda, aku tidak tahu wahai Rasulullah". Maka Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adapun 'Utsman, demi Allah, telah datang kepadanya 
Al Yagin (kematian) dan aku berharap dia berada diatas kebaikan. Demi Allah, meskipun aku 
ini Rasulullah, aku sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukan-Nya terhadapku". Dia (Ummu 
Al 'Ala') berkata: "Demi Allah, tidak seorangpun yang aku sucikan setelah peristiwa itu 
selamanya dan peristiwa ini membuatku bersedih". Dia berkata: "Kemudian aku tidur dan 
bermimpi, aku melihat ada air yang mengalir untuk "Utsman. Kemudian aku temui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku kabarkan tentang mimpiku itu, maka Beliau bersabda: 
"Itulah amal dia". 


ne و دسا و‎ 7 2 4 » A Para DG مم‎ Li DE 4 „2 را‎ 
gah A SANG NGA SANGANE لخب‎ A 3 


ra 


CA 


d Da A NA Ak ات‎ MAAN SDI كَانَرَسُو‎ ULAR 523 
TN AN MEA Nga LAN AJ IA NG Gana Maka 
يذو هله تيتفو غي بلك رِصَارَسُولٍ الَوَصَلَّ الله‎ f اعا‎ AGAN ENYA Ah da 


2491. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy berkata, telah 
menceritakan kepadaku 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam apabila hendak bepergian Beliau mengundi diantara isteri-isteri Beliau, siapa 
yang keluar namanya berarti dialah yang ikut bepergian bersama Beliau. Dan Beliau juga 
membagi sama antara siang dan malam saat giliran untuk setiap isteri-isteri Beliau kecuali 
Saudah binti Zam'ah yang dia telah memberikan hak giliran siang dan malamnya untuk 
'Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam demi mengharapkan ridho Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


A2 LAU ور کر ر ر‎ A ka z 4 و‎ -, AT $ > EEDENI r? 159, 
يرَةَرَضِي الله عَنَه‎ Pe geg ii Ke مول و‎ De دبي مالك‎ a 
7 


SINI ae SPIN AN GAN مان‎ HAL IE AM Je MI AS 


A 


SAN GA Ge ali S a TEA PSA AH PAS EN سمو‎ 
EATS 


2492. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Sumayya, maula Abu Bakar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya manusia mengetahui 
(kebaikan) apa yang terdapat pada panggilan shalat dan shaf pertama lalu mereka tidak 
dapat meraihnya melainkan dengan mengundi tentulah mereka akan mengundinya. 
Seandainya mereka mengetahui apa yang terdapat pada bersegera melaksanakan shalat 
tentulah mereka akan berlomba untuk melakukannya dan seandainya mereka mengetahui 
apa yang terdapat pada 'Atmah (shalat 'Isya') dan Shubuh tentulah mereka akan 
mendatanginya walaupun harus dengan merangkak". 


Kitab: Perdamaian 


Bab: Penjelasan tentang mendamaikan antara manusia 


A Pa 2 PA 
4 Pa كير‎ 1 
AYE BA) 4 2 2 2 A EN QAZ هم‎ AER مو عر‎ 


KÊN Gan ANN AAS IE ASN Gp ih 


Cu 
Ns 


1749 


aga kanal Par DIA PAN Sabar pk peta 
INGIN ERETT De NETT es به ملح بيه‎ 25 


LA 
r 


dasa NABA ANI أي کر‎ UE Tara sii Pat NABA JONG TA 


E بكر‎ NS ANGEL لوقل رن‎ Maman 


SAS Sa مشي ف‎ ala MAL AA 


A 


Aa seih y EGA LA بكر‎ Hat یا درواو‎ 
4 r 


Enie Sias EA 0 YANG jam ea NENGA 55 


Be 


ad PAGA YE AA: KESAN EA si 


Fs 


CR AMI TO SANAK IG ÉN 


اص ر و fizia TA A an a‏ م ya‏ و لم يج م د م ا 
SALA PAGAN PEN YA KAYA Bay WAK AE Ya NA PBA‏ مَامَتَحَكَحِينَ 


A 2 


r 


PA 
A ع‎ 


Je Ga SA WBS AS UI SSS‏ للحي 


وَسَلمَ 

2493. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghossan berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad 
radliallahu "anhu: Bahwa orang-orang di kalangan suku Bani 'Amru bin 'Auf bin Al Harits telah 
terjadi maslah diantara mereka, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama sebagian 
sahabat Beliau pergi mendatangi mereka untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. 
Kemudian Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat namun Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam belum juga datang. Akhirnya Bilal menemui Abu Bakar radliallahu "anhu seraya 
berkata: "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah tertahan, sedangkan waktu 
shalat sudah masuk, apakah engkau bersedia memimpin orang-orang untuk shalat 
berjama'ah?. Dia (Abu Bakar) menjawab: "Ya bersedia, jika kamu menghendaki". Maka Bilal 
membacakan igamat lalu Abu Bakar maju untuk memimpin shalat. Tak lama kemudian 
datang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berjalan di tengah-tengan shaf hingga berdiri di shaf 
pertama. Maka orang-orang memberi isyarat dengan bertepuk tangan hingga semakin ramai 
sedangkan Abu Bakar tidak bereaksi dalam shalatnya. (Ketika orang-orang yang memberi 
tepukan semakin banyak), Abu Bakar baru berbalik dan ternyata ada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di belakangnya, lalu Beliau memberi isyarat dengan tangan Beliau untuk 


memerintahkan Abu Bakar meneruskan shalat seperti semula. Maka Abu Bakar mengangkat 
kedua tangannya lalu memuji Allah dan mensucikan-Nya kemudian dia mundur hingga 
masuk di barisan, lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam maju untuk memimpin shalat 
berjama'ah. Setelah selesai Beliau berbalik menghadap jama'ah lalu bersabda: "Wahai 
sekalian manusia, jika kalian mendapatkan sesuatu dalam shalat, mengapa kalian 
melakukannya dengan bertepuk tangan?. Sesungguhnya bertepuk tangan itu adalah isyarat 
yang layak dilakukan kaum wanita. Maka siapa yang mendapatkan sesuatu yang keliru dalam 
shalat hendaklah mengucapkan subhaanallah, karena tidaklah seseorang mendengar ucapan 
subhaanallah kecuali dia harus memperhatikannya. Dan kamu wahai Abu Bakar, apa yang 
menghalangimu ketika aku sudah memberi isyarat kepadamu agar meneruskannya, 
mengapa kamu tidak melanjutkan shalat bersama orang banyak?. Maka Abu Bakar 
menjawab: "Tidak patut bagi putra Abu Ouhafah memimpin shalat di hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam". 


aja : PA ASA SAN RENIE KERA 
وَرَكْبَجِمَارَاقَانَطَلقَالْمْمَلِمُونَ‎ slasa AA E Sae 


يَنَشُونَمَمَدُوَهِيَ TALA ONE sx ATI BILA BA II‏ شس 


Ma gbi ls ALA GB ASN MAN لمن‎ SISA جار‎ 


Pd 


SIA 2s لڪل و‎ naib aa iban Pon Aa 


A 


Pa a A 


In Al‏ الْأَيَدِيِوَ PAI‏ لتو إِنَطَايِقَكَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نين اقتو abi‏ اا 
) 

2494. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir berkata, aku mendengar bapakku bahwa Anas radliallahu 'anhu berkata: 
"Dikatakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "Sebaiknya Baginda menemui 'Abdullah 
bin Ubay." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuinya dengan menunggang keledai 
sedangkan Kaum Muslimin berangkat bersama Beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah 
yang tandus. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuinya, ia berkata: "Menjauhlah 
dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku". Maka berkatalah seseorang dari kaum 
Anshar diantara mereka: "Demi Allah, sungguh keledai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
lebih baik daripada kamu". Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela 'Abdullah 
bin Ubay dan ia mencelanya sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. 
Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan, dan sandal. 


Kemudian sampai kepada kami bahwa telah turun ayat QS. Al Hujurat: 10 yang artinya ("jika 
dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikanlah keduanya"). 


Bab: Bukan disebut dusta orang yang mendamaikan antara manusia 


o EN عن‎ BA د‎ A E عدا‎ EA 
بن‎ PEP PR PP 
0 IM Tega و‎ Za Be و وعدم‎ 
sisa yag gi MEA saa aan بنك‎ NAS AN EN 


2? 


CE NG AS ingkan NK 


2495. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'aziz bin 'Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Humaid bin 'Abdurrahman 
mengabarkan kepadanya bahwa ibunya, Ummu Kultsum binti 'Ugbah mengabarkan 
kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Bukanlah disebut pendusta orang yang menyelesaikan perselisihan diantara manusia lalu 
dia menyampaikan hal hal yang baik (dari satu pihak yang bertikai) atau dia berkata, hal hal 
yang baik". 


Bab: Ucapan imam untuk sahabatnya 'Perilah dengan bersama kami untuk 
mendamaikan" 


r 


NG مُحَمَّدِالْمَرَويٌة‎ KAN SAN 5 EN LANG NE, PAKE MES AAA TEA cra 


55 Permana EROR TE NA Cara 
KERAS PENIS ولم‎ SE AI 234 GEA کر امو‎ 


2496. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul 'aziz bin "Abdullah Al Uwaisiy dan Ishaq bin Muhammad Al Farwiy 
keduanya berkata, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazim dari 
Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu bahwa penduduk Ouba' telah bertikai hingga saling 
melempar dengan batu, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dikabarkan tentang 
peristiwa itu, maka Beliau bersabda: "Mari kalian pergi bersama kami untuk mendamaikan 
mereka". 


Bab: firman Allah "Bagi keduanya mengadakan perdamaian dengan perdamaian 
yang sebenar-benarnya" 


Bu sa YAE na ES PRE بن سَعِيدِحَدَْنَاسُفْيًا‎ 2 Pe NA 


LA 


TE GS يجه‎ JUN AN ae gi JEN قات هو‎ NGA 311 rt 
CA SELESAI لآم كني و‎ PSU َم دفر‎ 


2497. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ayat yang 
berbunyi: QS An-Nisaa: 128): ("Apabila seorang isteri takut suaminya akan berbuat nusyuz 
(tidak mau menggaulinya) atau berlaku kasar terhadapnya"), dia (Aisyah radliallahu 'anha) 
berkata: "Itu adalah seorang suami yang melihat pada isterinya apa-apa yang tidak 


menyenangkannya berupa pelanggaran dosa besar atau lainnya lalu dia berniat menceraikan 
isterinya lalu isterinya itu berkata: "Pertahankanlah aku dan bersumpahlah kepadaku 
terserah apa saja yang kamu kehendaki". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Maka tidak 
berdosa bila keduanya saling ridho". 


Bab: Mengadakan perdamaian dengan perjanjian yang curang 


04 أذ‎ IA ار‎ ka 8 22 2% DA ATA 259 2, و وء‎ PESTA 
عبد اللْوعَنَأيهِرَيرَةَوَرَيَدِبّنِ خَالِدٍ‎ ga Mae bê حَدثتا الڙهر ي‎ ar حَدثتا اب نآ ي‎ | USS 


IS BA Mn شو ل الله اقض‎ ISA EL 2 SA الج‎ 


Z‏ م هه عراس 


1 Aa S 0 6 ام‎ AG PENA A AI و‎ AL 
Ke كَانَعَسِيفًاعَلَ‎ El ANIS AN AS 


a? 2 75 Pa A 7 2 و‎ LA 4 A . A و‎ a A 
JAE ES آهل العلم فقالو‎ PAI 393 A (rakasa Eja NASI 
r s 2 r Z 1 g A AN r 


r 


و و و 
AKAN sah IL‏ 
P 7 7 p A 2... 2 7 - PF‏ 
Ji AAA‏ ابن ك جلد م اة و Lan AS‏ عام و AA Lg JAE ga JENENG JR IAI SI‏ 
A r‏ 
WES ISS‏ 
Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi‏ .2498 
Dza'bi telah menceritakan kepada kami Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Abu‏ 
Hurairah radliallahu 'anhu dan Zaid bin Khalid Al Juhaniy radliallahu 'anhuma, keduanya‏ 
berkata: Datang seorang Arab Baduy lalu berkata: "Wahai Rasulullah, putuskan perkara‏ 
diantara kami dengan Kitab Allah. Lalu lawan sengketanya berdiri seraya berkata: "Dia benar,‏ 
putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah". Berkata Arab Baduy itu: "Sesunguhnya‏ 
anakku adalah seorang yang bekerja pada orang ini lalu dia berzina dengan isterinya.‏ 
Kemudian mereka berkata kepadaku: "Anakmu wajib dirajam". Lalu aku tebus anakku‏ 
dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada‏ 
ahli ilmu maka mereka berkata: "Sesunguhnya atas anakmu cukup dicambuk seratus kali dan‏ 
diasingkan selama setahun". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku‏ 
putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan Kitab Allah. Adapun hamba sahaya dan‏ 
kambing seharusnya dikembalikan kepadamu dan untuk anakmu dikenakan hukum cambuk‏ 
sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. Adapun kamu, wahai Unais, --yaitu‏ 


seorang sahabat bani Aslam-- datangilah si wanita dan rajamlah dia! Maka Unais berangkat 
dan merajam si wanita. 


A Ls 2 PA 
AN ESEK S da اله عکیه و‎ ko LAN ةو تَر یت عام‎ 


p Z 5 a 


22 236 8 PES 7 gpi NG 2 Ko - =, NR 2 159 A 2a, 259 


P 


ر 4 


A ÉNE 535 Pe AIS gói agla a gE N EA 
A 


PAN AN Í 7 


2499. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin 
Sa'ad dari bapaknya dari Al Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang membuat perkara baru dalam 


urusan kami ini yang tidak ada perintahnya maka perkara itu tertolak". Diriwayatkan pula 
oleh 'Abdullah bin Ja'far Al Makhramiy dan 'Abdul Wahid bin Abu 'Aun dari Sa'ad bin 
Ibrahim. 


Bab: Bagaimana jika tertulis "Ini adalah perdamaian antara fulan bin fulan' 


NA ANG 2 A A ya ر و 08 79 و م‎ 2 
PN BAL JAJAN ET نَأ‎ KS PENIS AE PAN SS 
z Z 5 


مم TUNG‏ کے faod em SANA KAA Ta MA‏ 1 و 
NG AA ISL‏ صل NE êh ang JII AE‏ طالب يم 
م 


ر ار سس penak GG Sa‏ > رص z‏ 9 رام A‏ 
RSA SS‏ سول PANJANG‏ ولا کنب JAYA SA‏ كنت رسو لالم 


6 


g eat, Í وار‎ 2 < í Z s ر‎ 2 A? AA 
وسل بيده‎ ANE مو ل اله صل‎ AA NE a 
LANG - - ريه‎ S 2, 2 P - 


Lea ووه‎ 


A LA £ A 0 2 2 2 7 Z6 £ - ana 1 و ره‎ TA م‎ 
BEE IS إلا بِجُلْبَانِالسَلَا‎ KAN SE RESI ERA 
فيد‎ era AE 


2500. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishag berkata, aku 
mendengar Al Bara' bin 'azib radliallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengadakan perjanjian damai dengan penduduk Hudaibiyah, 'Ali bin Abu Thalib 
adalah juru tulis (sekretaris) yang menulis surat perjanjian yang dibuat diantara mereka, 
dalam ikrar itu dia menulis "Muhammad Rasulullah", maka kaum Musyrikin berkata: "Jangan 
kamu tulis "Muhammad Rasulullah", sebab seandainya kamu seorang rasul tentu kami tidak 
akan memerangimu". Maka Beliau berkata, kepada 'Ali: "Hapuslah". Maka 'Ali berkata: "Aku 
tidak mau menjadi orang yang menghapusnya". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menghapusnya dengan tangan Beliau. Lalu Beliau membuat perjanjian dengan mereka, yang 
isinya Beliau dan para sahabat boleh memasuki kota selama tiga hari dan mereka tidak 
memasukinya kecuali dalam keadaan pedang-pedang mereka ditutupi (dalam sarung) ". 
Mereka bertanya kepada Beliau: Apa maksudnya menutupi senjata?" Maka Beliau 
menjawab: "Dimasukkan kedalam sarungnya". 


1224 W32? LAS . 7 sk 2 Ns م‎ NI > e ols 7 2 ووو‎ GA ر‎ 
ر ا ر ا‎ t Ay, P و سے‎ Re هورم 3% ےو د‎ aa 
BN AJ مَكةأَنهَدَعُو‎ EA َم ف ذي‎ ALAN PLAN 
WA رص‎ 
0 ea 


ING ? zé a KNA NAWA‏ سي Ill‏ 000 ع ار ANN AT aA‏ م اه 
Lada Lg‏ اتاب كبوا هذامَاقاضى BYSEN GAN a‏ 


4 


Ea sa EÉN eÁ EA ÁÁ رسو‎ aÁ 
ok, ي ° أذ‎ 7 as Z Ts 57 An 54 > ia pa a Z ? 
TIGA ANA LKN ae SEN So 


EEE Ke SIS lesi أحَدَامِنَ‎ SI AN Sela أَهْلِهَا‎ Dag يخر‎ 5 


s 7 
22% - 


3G 2 Ar 


DIA Serai Pera a e 5 


Td 
سس‎ G 


aa ب‎ PA اع فكاو‎ BE Liya ni Eea sake 
D ga IN A SEK ES pan LL 


Po A = 


2 or 1 و‎ w A و ہہ‎ 2. napa WA ên 


2501. Telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Ibnu Ishag dari Al 
Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 
'umrah pada bulan Dzul Oo'dah tapi penduduk Makkah menolak memberikan izin masuk 
Beliau hingga Beliau bersepakat membuat perjanjian dengan mereka dimana Beliau boleh 
tinggal di Makkah selama tiga hari. Ketika mereka menulis surat perjanjian, mereka menulis: 
"Ini adalah keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah. Maka kaum Musyrikin 
berkata: "Kami tidak setuju, sebab seandainya kami mengetahui bahwa kamu adalah 
Rasulullah, tentu kami tidak akan menghalangimu, tapi kamu adalah Muhammad bin 
'Abdullah". Beliau berkata: "Aku adalah Rasulullah dan aku adalah Muhammad bin 
'Abdullah". Kemudian Beliau berkata kepada "Ali: "Hapuslah kalimat Muhammad Rasulullah". 
'Ali berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya untuk selamanya". Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengambil surat perjanjian itu lalu menuliskan: "Ini adalah 
keputusan yang ditetapkan oleh Muhammad bin 'Abdullah dimana dia tidak boleh memasuki 
kota Makkah dengan membawa senjata kecuali dimasukkan kedalam sarungnya dan agar 
jangan keluar seorangpun dari penduduknya dengan mengikuti seseorang jika dia hendak 
mengikutinya, dan janganlah dihalangi seorangpun dari shahabat-shahabatnya bila ada yang 
berkehendak tinggal di Makkah". Ketika Beliau sudah memasuki kota Makkah dan batas 
waktunya sudah habis, orang-orang Musyrik menemui 'Ali dan berkata: "Katakan kepada 
temanmu itu, keluarlah dari kami karena batas waktunya sudah habis". Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu Beliau diikuti oleh putri dari Hamzah dengan berkata: 
"Wahai paman, wahai paman". Maka 'Ali bin Abu Tholib menarik anak itu dan mengambilnya 
dengan tangannya lalu berkata kepada Fathimah 'alaihas salam: "Kamu jaga anak pamanmu 
ini". Maka Fathimah membawanya. Lalu "Ali, Zaid dan Ja'far bertikai dalam persoalan anak 
itu. 'Ali berkata: "Aku yang paling berhak atas anak ini, karena dia adalah putri pamanku". 
Sedangkan Ja'far berkata: 'Dia putri dari pamanku dan bibinya ada dalam tanggunganku". 
Adapun Zaid berkata: "Dia putri dari saudaraku". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memutuskan anak itu menjadi hak bibinya lalu bersabda: "Seorang bibi kedudukannya sama 
dengan ibu". Lalu Beliau bersabda kepada 'Ali: "Kamu dariku dan aku darimu". Dan Kepada 
Ja'far: Beliau bersabda: "Kamu serupa dengan rupa dan akhlagku" Dan Beliau bersabda pula 
kepada Zaid: "Kamu adalah saudara kami dan maula kami". 


Bab: Damai dengan orang-orang musyrik 


TAN رضي‎ ME عن‎ Ben SARS EN Ta NUN 5 OR 
TAS SA Aas SER BIS مُعَكَمِرَ افَحَالَ‎ akang Pas ASN dan MIA 
(ABI PAN a EE سلا‎ Jana JALAN ر‎ PER رَأَسَهُبالْحْدَييَةوَقَاصَاهمْعَلَ‎ 


A 
A 44 2 


AO NE ATAS 25 SAE JAN العام‎ a حب‎ tu 


A 
A 
Ina 
CP 


2502. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Rofi' telah bercerita kepada kami Suraij 
bin an-Nu'man telah bercerita kepada kami Fulaih dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 
'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan 'umrah 
namun dihadang oleh orang-orang Kafir Ouraisy menuju Baitulloh. Akhirnya Beliau 
menyembelih hewan kurbannya, mencukur rambut di Hudaibiyah lalu membuat perjanjian 
dengan mereka dengan ketentuan bahwa Beliau baru boleh melaksanakan 'umrah tahun 
depan dan tidak boleh membawa senjata kecuali pedang dan tidak boleh tinggal di Makkah 
kecuali terserah apa yang mereka suka. Maka Beliau melaksanakan 'umrah pada tahun 
depannya lalu Beliau memasuki kota Makkah sebagaimana isi perjanjian dengan mereka. 
Ketika Beliau sudah tinggal disana selama tiga hari maka mereka memerintahkan agar Beliau 
keluar. Maka Beliau pun keluar. 


BA و 0 ر سمي شاه کر‎ 2 2 KAN P ZA P 5 ر هيم‎ R? هيم‎ G5 ر ر و‎ 
MI GAS Ban |. Ja Las. KN? 22 ANG ERNE SACS 
4 J 8 LP رعن‎ dy Ka عن‎ HA UAS حَدَتْمَابسْرٌ‎ SA 


$ 


IA BIKE دير‎ PEN RSA AS Aa IA 


2503. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Bisyir telah 
bercerita kepada kami Yahya dari Busyair binYasar dari Sahal bin Abi Hatsmah berkata, 
'Abdullah bin Sahal pergi bersama Muhayyishoh bin Mas'ud bin Zaid menuju Khaibar yang 
ketika itu terjadi perjanjian. 


Bab: Perdamaian dalam diat 


sa A و‎ Pa 
. 


PITA SA مداو آنا ڪر‎ PI WN AAA 
DA صل ال كيهو سام‎ NGA Ab SAN Asas, تة جا‎ 
s 5 ک باحقلا نکس‎ CRAS ار شولا و‎ NG SS ANS Ai ِالْقِصَاصٍ‎ 
Bokeo iai SAKA صل‎ ÉNIS Kain SNI 

Aia i hoh ia Á ES a 


2504. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshoriy berkata telah 
bercerita kepadaku Humaid bahwa Anas bercerita kepada mereka bahwa Ar Rubayyi', -dia 


adalah putri dari AnNadhar- mematahkan gigi depan seorang anak perempuan lalu mereka 
meminta ganti rugi, namun mereka menolaknya hingga akhirnya mereka (kedua kaum itu) 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Beliau memerintahkan mereka untuk 
menegakkan gishosh (tuntutan balas yang setimpal). Maka Anas bin an-Nadhar berkata: 
"Apakah kami harus mematahkan gigi depannya ar-Rubayyi' wahai Rasulullah? Demi Dzat 
yang mengutus Tuan dengan benar, kami tidak akan mematahkan giginya". Maka Beliau 
berkata: "Wahai Anas, di dalam Kitab Allah ada ketetapan gishosh (Allah yang menetapkan 
gishosh) ". Maka kaum itu ridha lalu memaafkannya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada hamba yang apabila 
bersumpah dia memenuhinya". Al Fazariy menambahkan dari Humaid dari Anas: "Maka 
kaum itu ridha dan menerima ganti ruginya". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada Hasan bin Ali 


ASIA و‎ JABANG AS LAN عَنَأني مُوسَىكَالَ مَعِعَتٌ‎ AAN SIS ASAM JAE SS 
fii PNS IIA IE IBI JET نعل ماو‎ 


PA 


Da iSi NIA S A NASA 535 يهو‎ EAS 
عَم عد‎ iiA a ra لي يامو ر الئاس من لي پنسا مم مي‎ 
قولالة‎ Se Mi 3 S3 MERA SK 
إا ع‎ Jé EAA Na) KINE UN are SE Sana Abi, 


Kan ate AE na ES RI JM bapa AN ALAN 


w 


ad aba RENA RAN gis eiks 
SANG at ليوو سم عق له‎ Ja AND قول راث رمو‎ SAS ANUS 


LA 
iá 


DA Oren 21912 NGANA aa 28 A2. a 
Adnan SI EDAN Si يفيل عل‎ pn 
e LU ALE a لم ين قال أ بو‎ adja Nb abs iga 

SANA Sa Gang 


2505. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Sufyan dari Abu Musa berkata aku mendengar Al Hasan berkata: "Demi Allah, Al Hasan bin 
'Ali menghadap Mu'awiyah dengan membawa pasukan yang jumlahnya hampir sebanyak 
gunung lalu 'Amru bin Al "Ash berkata: "Sungguh aku melihat pasukan yang tidak akan 
berpaling melainkan akan memerangi lawannya". Maka Mu'awiyah berkata kepadanya, demi 
Allah dia adalah orang terbaik dari dua orang yang ada, maksudnya 'Amru: "Seandainya 
mereka berperang satu sama lain yang ini menghadapi mereka dan mereka menghadapi 
yang ini lalu siapa orang yang akan mengurus mereka dan siapa yang akan menanggung istri- 
istri mereka dan siapa pula yang akan mengurus sawah ladang mereka". Maka Mu'awiyah 


mengutus dua orang laki-laki dari Quraisy dari suku Bani 'Abdi Syams 'Abdur Rahman bin 
Samrah dan 'Abdullah bin 'Amir bin Kuraiz seraya berkata, "Pergilah kalian berdua menemui 
orang ini dan tawarkan kepadanya dan katakan dan mintalah kepadanya. Maka dua orang 
itu menemuinya dan masuk lalu berbicara dan berkata serta meminta. Maka Al Hasan bin 
'Ali berkata kepada keduanya: "Kami ini Banu 'Abdul Muthallib dimana kami telah 
mendapatkan harta benda dan sesungguhnya ummat ini sudah saling berperang dengan 
menunmpahkan darah-darah merka". Kedua utusan berkata; "Sesungguhnya dia 
menawarkan kepada anda begini begini dan mencari penyelesaian serta meminta kepada 
anda". Dia berkata; "Siapa yang bisa membantuku dalam perkara ini?" Kedua utusan 
berkata: "Kami yang dapat membantu anda untuk menyampaikan kepadanya". Maka Al 
Hasan tidak meminta kepada keduanya melainkan keduanya berkata: "Kamilah yang akan 
membantu anda dan dia mau berdamai". Maka Al Hasan berkata, "Sungguh aku telah 
mendengar Abu Bakrah berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam di atas 
mimbar sedangkan Al Hasan bin 'Ali ada di samping beliau sementara beliau sesekali 
memandang ke hadapan orang banyak dan sesekali memandang kepadanya lalu bersabda: 
"Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid (pemimpin) dan semoga Allah akan mendamaikan 
dua kelompok besar kaum Muslimin lewat tangannya". Berkata Abu "Abdullah Al Bukhariy; 
berkata kepadaku 'Ali bin "Abdullah: "Sesungguhnya riwayat ini kami tetapkan berdasarkan 
apa yang didengar Al Hasan dari Abu Bakrah dengan lafazh hadits ini". 


Bab: Bolehkah imam memberikan isyarat untuk damai 


A 


2 


A 0 4 AZ e e A ر يم و‎ 
م‎ bana KN ددري‎ A 


و 


MAH 


Masai = NE NE‏ قات سيعت EA a‏ كَقُولَ مَعِعَرَسُو 


A 


wo” KERA اماو‎ gela A ga genk كيهو‎ PN 
1g EA 22 123 اس‎ > ALZ 27 23 KAWA ا لس تمه‎ 2 TG 
SAN Walau AN ول اا‎ Keep BINA کی رو خو ترز‎ 135 


3 22 3 ا ا ا‎ wa 2 
SAN GI ge SES SAN Ja الهلا‎ LE JAN 
2506. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abi Uwais berkata telah bercerita kepadaku 
saudaraku dari Sulaiman dari Yahya bin Sa'id dari Abu ar-Rijal Muhammad bin 'Abdur 
Rahman bahwa ibunya, 'Amrah binti 'Abdur Rahman berkata aku mendengar 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendengar suara 
pertengkaran di depan pintu, suara keduanya saling meninngi. Dan ternyata salah satu 
diantara keduanya meminta lawannya agar merendah dan berbuat baik kepadanya tentang 
sesuatu, sementara yang satu berkata: "Demi Allah aku tidak mau melakukannya". Maka 
kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui keduanya lalu berkata: 
"Siapa orangnya yang tadi bersumpah kepada Allah tidak akan berbuat baik?" Maka seorang 
darinya berkata: "Aku wahai Rasulullah, sekarang terserah baginya apa yang dia suka". 


e apa PAN (anta A Sa Da 
Fa ha AA Je gal AS َب بي‎ KE ES مَالِكِ أ‎ É ÊNGG 


HAN TIK oa 5 SEL قال ا‎ pal ON AA NONA Aa ASI 
PASU DA 


2507. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj berkata telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik 
dari Ka'ab bin Malik bahwa dia mempunyai sangkutan harta dengan 'Abdullah bin Abi 
Hadrad Al Aslamiy lalu dia menemuinya dan menagihnya hingga terjadi pertengkaran yang 
ditandai dengan suara keras dari keduanya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lewat di 
hadapan keduanya seraya bersabda: "Wahai Ka'ab, lalu Beliau memberi isyarat dengan 
tangan Beliau seakan Beliau berkata setengahnya. Maka Ka'ab mengambil serengah dari 
hartanya dan meninggalkan setengahnya lagi". 


Bab: Keutamaan mendamaikan dengan sesama manusia 


LA 
222% KALI A? ور‎ Dla 


Pena KN NS AH pb ساق‎ SS 


PX) 77 
AA 


EA ld NENG SI Sinai شلا راان‎ ala sala PAN 5 ا‎ 


2508. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 
'Abdur Rozag telah mengabarkan kepada kami Ma'amr dari Hammam dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap ruas 
tulang pada manusia wajib atasnya shadagah dan setiap hari terbitnya matahari di mana 
seseorang mendamaikan antara manusia maka terhitung sebagai shadagah". 


Bab: Jika imam memberikan isyarat namun yang bersangkutan tidak mau 


ANNA م کا‎ gA e 7 ور‎ Dar ااا و‎ w 22 رو ي‎ AK, LA ر اي ماعو‎ 
انه‎ AS SANIKI ta AN 5 PE ش مي‎ GAN PI SAS 


WK; sag شرا‎ beka yaa رول اول عله‎ NAN pak 
BII EA ANA RAN A ASIAN nga 


A ر ہر‎ Z 


2000 222 رر‎ Ben 2 اس‎ NAMA WAB CC 
Aa sat AA? AJE PSS ABIS AE ST MI ABE LN قغضب‎ 


A 


NAK‏ 9129 £ ١1م‏ ر ا 
D AAN‏ عَى رَسُو ILA Sea 7 AM Galah ANA AP‏ جير 
AA A33‏ عليه وسم للك أَشَارَعَقَ bus, La saka, AN‏ 


Nis In Na je baki AS عى‎ Kas ANA NE WES WA 


c Pa‏ ااا So ga PSS Nasa PAGE daa‏ يُحَكْمُوكَفِيمَاشَجَرَ 
SN 3‏ 


2509. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa Az Zubair 
pernah bercerita bahwa dia pernah bersengketa dengan seseorang dari kaum Anshor yang 
pernah ikut dalam perang Badar kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang 
masalah saluran air di Al Harrah dimana keduanya sama-sama saling menyiram (kebun 
mereka darinya) Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Az Zubair: 
"Siramlah (kebunmu darinya) wahai Zubair lalu alirkanlah ke tetanggamu". Maka orang 
Anshor itu marah seraya berkata: "Wahai Rasulullah, Tuan bela dia karena dia anak dari bibi 
Tuan". Maka wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berubah kemudian Beliau berkata: 
"Siramlah (kebunmu) darinya kemudian tahanlah air itu hingga memenuhi kebun". Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat itu memutuskan untuk mememnuhi hak Zubair 
padahal sebelumnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat kepada Zubair 
agar memberi kelapangan bagi orang Anshor itu. Ketika orang Anshor itu tidak menerima 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan hak Zubair sepenuhnya sesuai 
hukum yang semestiya. 'Urwah berkata: Az Zubair berkata: "Demi Allah, tidaklah aku 
menduga ayat ini turun melainkan dalam perkara ini: ("Maka demi Tuhanmu, mereka (pada 
hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang 
mereka perselisihkan....) Ayat 65 dari surah an-Nisaa' 


Bab: Perdamaian antara pihak pemberi hutang dengan orang yang menerima waris 


KE ME NG LE Ea KS Gen ANG NANG 
Bare AAN SE blaka عل‎ bb IMS STA NTEN اهرضي‎ 


Bala? 7 ا‎ Peni NING 83485119553 
“na SARA La LA Pera Sea Ar لاله صل ال‎ SAS SS 


Para 02 00 


4 
NAATA 2 Kn 


- SN A A Ato و مه‎ LA 
NAN كت أحَدَالدُع‎ SKB WE 


5 
C 


NG‏ قضيته 


5. Lg h 


Wi sal Na PETRA 5 fiaa او سە‎ Sati َوه‎ 
Lea PA KANGEN AA وَعْمَرَ‎ 3 SA ISA NAS فد گر‎ 


2 


WA هذ‎ ANIS جار‎ bê ALA ERA KA Aa se 
وَلاصَحِكَ وَقَالَوَكَرَكَ أ ي عَلَيهتَلَاِينَوَسَمَايْمَاوَكَالَابَِسْحَاقَعَنْوَهْبٍ عن جاب ر صلا‎ SI 


> A 


2510. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Wahhab telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah dari Wahb bin Kaisan dari Jabir bin 
'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: "Bapakku meninggal dunia dan memiliki hutang lalu 
aku tawarkan kepada para piutangnya untuk mengambil kurma miliknya sebanding dengan 
hutangnya namun mereka menolaknya dan menganggap bahwa hal itu belum cukup lunas. 
Lalu aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan aku ceritakan hal itu maka Beliau 


berkata: "Jika kamu hendak memanen (kurmamu) lalu kamu letakkan dalam sebuah loyang 
maka beritahulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Maka Beliau datang bersama 
dengan Abu Bakar dan 'Umar lalu Beliau duduk di loyang tersebut seraya mendoakan 
keberkahan kemudian Beliau berkata: "Panggilah para piutang kamu itu lalu lunasilah". 
Maka tidak ada satupun orang yang bapakku berhutang padanya melainkan telah aku lunasi 
dan masih tersisa tiga belas wasag dari kurma 'ajwah sebanyak tujuh wasag dan kurma lain 
enam wasag atau enam wasag kurma 'ajwah dan tujuh wasag kurma jenis lain. Lalu aku 
memenuhi shalat maghrib bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan akupun 
menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau tersenyum, dan bersabda: temuilah Abu Bakar 
dan Umar lalu bertahukan hal itu kepadanya". Maka keduanya berkata: 'Sungguh kami telah 
tahu bahwa bila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbuat pasti akan terjadi". Dan 
berkata Hisyam dari Wahb dari Jabir: "Sholat 'Ashar dan tidak menyebut Abu Bakar dan tidak 
juga disebutkan Beliau tersenyum". Dan dia berkata: "Dan bapakku meninggalkan hutang 
sebanyak tiga puluh wasag". Dan berkata Ibnu Ishaq dari Wahb dari Jabir: "Sholat azh- 
Zhuhur"'. 


Bab: Berdamai dengan hutang dan barang 


س و وو 23 LAI‏ 20124 


2 و‎ 8 2 A yora ag 25 

NE BEAN قال‎ A A P1 SERA SAS NASA عبد الله بن‎ (SAS 
YA PL NEK که تفای این ا ی حدر‎ PAT DIA IA ین كن او‎ KAT SANG 
ہن 8 )222 ]6[ يدي‎ SP حبرواده‎ st ب بن‎ J 7 E r JAS ب‎ 3 


LA 
£ 


- ر ارس كم ك5" A Aa‏ 2 
yaa NE‏ اله صل الله عليه و سل ف المَسَجِدِفَارْتَفْعَتٌ AS EGA GA‏ سول اله صل الله 
21 ادم ر نادي م ر 21244 کر A9 E Soe A‏ ا 

EE E E حتی‎ a جَرَسول التو صل الله‎ PALA 23 PIA KIMA A 


Zz 


SESE قَقَالَ‎ lan blora a HO WAN TAA CBU S3 
ar 2 F roana AL A AAA 
قم فَاقَضِهِ‎ aLa a N Je ANG رسو‎ NGANG KAH 


2511. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
'Utsman bin 'Umar telah mengabarkan kepada kami Yunus, dan berkata Al Laits telah 
bercerita kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Ka'ab 
bahwa Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah menagih hutang Ibnu Abi 
Hadrad kepadanya di dalam masjid di masa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu suara 
keduanya meninggi hingga terdengar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang 
sedang berada di rumah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui 
keduanya dengan menyingkap tabir kamar Beliau dan memanggil Ka'ab bin Malik seraya 
berkata: "Wahai Ka'ab". Maka Ka'ab menjawab: "Ya, wahai Rasulullah". Maka Beliau 
memberi isyarat dengan tangan, agar Ka'ab merelakan setengahnya. Maka Ka'ab berkata: 
"Aku sudah menawarkannya wahai Rasulullah". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Bangkit dan laksanakanlah". 


Kitab: Syarat-syarat 


Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan dalam Islam, hukum-hukum 


SANA NAN قال‎ M3 s IE LEAN SS بک‎ PS Si 


5 


rasa IL SAY Per PARA Sea a PE 3 HAN 1 93 
: MEN Jen Ja 3 Any SAMANG naa A3 et IE 


- 4 2 Tana F 
مو‎ jala Pera Sea Nanas 5) | aas Cats Na 4 
- P 0 


jagina KASUS) Ji PE‏ علي عل لكف وتيا 


9. 


A Ng 


A وو‎ 5 AK 
دَلِكَوَامَتَعَضُوامِنَهُوَأىَ‎ 
7 


ل Pa EAT‏ ل GS‏ تِلْكَالْمُدّةَوَِنَكَاوَمْمَلِمًا 

د عامج اج يام NA‏ را و عو Wi‏ 0 

GL sar ga ANA‏ گات آم yaa sd irang ee Ep PAS‏ الله 
ار و ار t, AMPLENE E‏ ےراس لس PA‏ 739 )و 22 ر 

صلی الله AN NEG gia sela:‏ صلا کک 


لتو كلم کر ج تھا YANG‏ جا کم AAA PAN AAA‏ 


Kaya PUAN AN AN PA AG MATAR A ay هر إل قود لدو‎ Akh 
depa SA SAR) نوا‎ PA NA uang 
ate PAA E طم ال‎ b ÉN iyaa ENG PAN AE 
As Nakal sakang Lah Ae SALA ga, AE sen 


2512. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab berkata telah bercerita kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa dia 
mendengar Marwan dan Al Miswar bin Makhramah radliallahu 'anhu keduanya 
mengabarkan dari para shahabat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berkata, Pada hari 
Suhail bin 'Amru menulis surat perjanjian yang isinya tertera sebuah persyaratan terhadap 
Nabi Shallahu 'Alaihi Wasallam bahwa: "Tidak akan ada seorangpun dari golongan kami yang 
datang kepada Anda miski ia telah memeluk agamamu melainkan Anda harus 
mengembalikannya kepada kami serta membiarkannya berada diantara kami". Maka kaum 
mukminin tidak senang dan merasa tertekan dengan persyaratan tersebut, namun Suhail 
mengabaikannya dan tetap pada pendiriannya. Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyetujuinya maka pada hari itu pula Beliau harus mengembalikan Abu Jandal kepada 
bapaknya, yaitu Suhail bin 'Amru dan tidak satupun orang laki-laki yang datang kepada 
Beliau melainkan Beliau mengembalikannya pada masa perjanjian tersebut sekalipun dia 
seorang Muslim. Lalu datanglah para wanita mu'minah muhajirah dan pada hari itu di antara 
mereka terdapat Ummu Kultsum binti 'Ugbah bin Abi Mu'aith yang termasuk orang-orang 
yang berhijrah kepada Rasulullah SHALALLAHU 'ALAIHI WASALLAM, dia adalah seorang 


sahaya yang telah dibebaskan namun kemudian kelurganya datang dan meminta kepada 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam agar mengembalikannya kepada mereka, akan tetapi Beliau 
tidak mau mengembalikannya kepada mereka lalu turunlah firman Allah tentang wanita- 
wanita yang berhijrah ini (dalam surah Al Mumtahanah) yang artinya ("Apabila datang 
kepadamu wanita-wanita mu'minah yang berhijrah maka ujilah mereka. Allah yang lebih 
mengetahui tentang iman mereka) hingga firman-Nya ("Dan mereka (orang Musyrik) tidak 
halal bagi mereka (wanita mu'minah). 'Urwah berkata maka 'Aisyah radliallahu 'anha 
mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat itu menguji 
mereka dengan ayat ini: ("Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepadamu wanita- 
wanita mu'minah yang berhijrah maka ujilah mereka. Allah yang lebih mengetahui tentang 
iman mereka) hingga firman-Nya ("dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"). 
'Urwah berkata: 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Siapa saja di antara mereka yang 
menyetujui persyaratan ini, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
kepadanya: "Sungguh aku telah membai'at kamu" disambung dengan satu kalimat yang 
Beliau ucapkan. Demi Allah, sama sekali tangan Beliau tidak menyentuh tangan seorang 
wanitapun dalam baiat tersebut dan tidaklah Beliau membai'at mereka melainkan hanya 
dengan ucapan Beliau." 


PA” 29 


LANGU BELA رَضِيَ‎ Np fiih قال سر‎ OA ié MN an ajaa 


LAN AA a AS yA‏ ملم 


2513. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ziyad 
bin 'Alagoh berkata aku mendengar Jarir radliallahu 'anhu berkata: "Aku membai'at 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu Beliau memberi persyaratan kepadaku untuk 
saling memberi nashihat kepada sesama Muslim". 


PE قيش بنا ي حازم عن جر ير‎ SE Ie ES Ba PLAN TEA onta 


Ipa وَإِيكَاءِالنَ كَاقَوَ‎ PAKA 5 LAN صل‎ Ni KRAAVE 


وم 


Pat 


2514. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Isma'il 
berkata telah bercerita kepadaku Oais bin Abi Hazim dari Jarir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu 
berkata: "Aku membai'at Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam untuk menegakkan shalat, 
menunaikan zakat dan saling memberi nashehat kepada sesama Muslim". 


Bab: Jika menjual pohon kurma yang sudah masak 


LA 
- 


a PL ag ع‎ ARA an Gen 


2515. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiyyallahu 'Anhuma bahwa Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang menjual pohon kurma yang telah 
dikawinkan maka buahnya nanti menjadi hak penjual kecuali disyaratkan oleh pembeli". 


Bab: Syarat-syarat dalam jual beli 


IS AS 


ANGEN Ge AAN GE Ae LANSIA 2 ينم‎ 5 PK KA Cakra 
EN a دكن كم‎ TAS Santa ره‎ 


ga = 


ip PL PARER ET. aa va SAH 31 


Pa il 


Ja BSE تخاس غلك لتقمل و يكو تاولا ؤك َد‎ SALAK JG SELAI 
GENG AN MUG, asi سم قال 6 ابكاعي‎ sale Jo 


2516. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah bercerita kepada kami Al 
Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan kepadanya 
bahwa Barirah datang menemui 'Aisyah untuk meminta bantuannya tentang perihal 
penebusan dirinya untuk merdeka sesuai waktu yang telah ditentukan namun waktunya 
belum habis maka 'Aisyah berkata kepadanya: "Kembalilah kepada tuanmu, jika mereka suka 
aku akan bayar untuk pembebasanmu dan perwalianmu menjadi hakku". Lalu Barirah 
menyampaikan hal ini kepada tuannya namun mereka menolaknya seraya berkata: "Jika dia 
mau untuk membayarmu silakan tapi perwalian tetap menjadi milik kami". Kemudian hal ini 
disampaikkan oleh "Aisyah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau 
bersabda: "Belilah dia lalu bebaskanlah karena perwalian menjadi hak orang yang 
membebaskannya". 


Bab: Jika penjual memberi syarat pada punggung hewan (menungganginya) 


حَدَّكْمَاأبُو AA GAN GAE Laa NENG KE‏ رَضِيَ KE‏ سير عل 
ji KE NE NI PK MATI NGABA Ye 38 ar‏ 
sasa ANEH‏ ِب فْبِعَتَهُ قَاسَتَنَْنَيَتُ 2 SENA SA MJ‏ 


Bm TANG TA, AK SA‏ و 


DERAS مالك قال‎ IK SIK كنت لک خد‎ CE رَسَلَّعَقَ‎ D A 
اللَعَلَيَهِوَسَلَّم ظَهْرَمْلَالْمَدِيَةوَكَالَإِسْحَاقْعَنَ‎ AA pié tanah 
JBS ALE ANA Jan BABI PE جر ير عن مغر‎ 


AA ASA‏ عَن جابر NT AA TN HPA‏ عن جابر 
SENI AN GN sab ING id piyé ANI Sej sasa‏ شعن 


LING PE REBANA AJE BAM JAS Ser 


- “ud 


- 5 


صل الدع علو PE LENG SEA K3 g <i‏ وَكَالَ 


TS حِسَابٍ‎ Jik 55 SA AJARAN جار‎ 
e. a SENN YAH AA Abi GAN EK aka 
AE NA la إِسَحَاقَّعَنسَالِم عن جَابر‎ Aa 
WAH pe AJI Ta ك اح به قال‎ Sp LAKI peria, 


LA 


KANE PAN gate RINGAN SA pa gga NI يديا‎ jang 


2517. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Zakariya' berkata 
aku mendengar 'Amir berkata telah bercerita kepadaku Jabir radliallahu 'anhu bahwa dia 
bepergian dengan menunggang unta yang sudah lemah lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
lewat di hadapannya dan memukul unta tersebut serta mendo'akannya maka unta itu 
berjalan tidak seperti biasanya kemudian Beliau berkata: "Juallah kepadaku dengan empat 
puluh dirham". Aku katakan "Aku tidak mau". Kemudian Beliau berkata lagi: "Juallah 
kepadaku dengan empat puluh dirham". Maka aku jual dengan syarat aku boleh 
menungganginya sampai aku pulang ke rumah keluargaku. Ketika kami telah sampai, aku 
berikan kepada Beliau unta tersebut dan Beliau memberiku uang pembayarannya lalu aku 
pergi. Namun Beliau mengikuti aku dan bersabda: "Aku tidak akan mengambil untamu, 
ambillah untamu dan itu menjadi hartamu". Syu'bah berkata dari Mughirah dari 'Amir dari 
Jabir: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan izin aku menungganginya sampai 
Madinah". Dan berkata Ishag dari Jarir dari Mughirah: "Maka aku jual dengan syarat aku 
boleh menungganginya hingga aku tiba di Madinah". Atha' dan selainnya berkata: "kamu 
boleh menungganginya hingga Madinah". Muhammad bin Al Munkadir berkata dari Jabir 
"bahwa ia mensyaratkan untuk menungganginya hingga Madinah", Zaid bin Aslam berkata 
dari Jabir: "Dan kamu boleh menungganginya sampai kamu kembali". Dan berkata Abu Az 
Zubair dari Jabir: "Kami izinkan kamu menungganginya hingga tiba di Madinah". Dan berkata 
Al A'masy dari Salim dari Jabir: "Kamu gunakan hinga kamu bertemu keluargamu". Dan 
berkata 'Ubaidullah dan Ibnu IShag dari Wahb dari Jabir: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
membellinya dengan empat puluh dirham". Dan hadits ini diikuti juga oleh Zaid bin Aslam 
dari Jabir. Dan berkata Ibnu Juraij dari 'Atha' dan selainnya dari Jabir: "Aku ambil 
pembayarannya seharga empat dinar". Demikianlah bahwa nilai satu dinar sama dengan 
sepuluh dirham dan Mughirah tidak menerangkan harganya dari Asy Sya'biy dari Jabir dan 
Ibnu Al Munkadir dan Abu Az Zubair dari Jabir. Dan berkata Al A'masy dari Salim dari Jabir: 
"Empat puluh uang emas". Dan berkata Abu Ishag dari Salim dari Jabir: "Dengan dua ratus 
dirham". Dan berkata Daud bin Oais dari 'Ubaidullah bin Migsam dari Jabir: "Beliau 
membelinya di perjalanan Tabuk". Aku menduga dia berkata: "Empat awag". Dan berkata 
Abu Nadhrah dari Jabir: "Beliau membelinya degan harga dua puluh dinar". Dan perkataan 
Asy Sya'biy: 'Dengan empat puluh dirham" lebih memenuhi syarat dan lebih shohih 
menurutku". Ini perkataan Abu 'Abdullah Al Bukhariy 


Bab: Syarat-syarat dalam mua'malah 


ZA 


PANEN NS Laa e gi‏ نا ي هر يْرَمَرَضِيَاللَُعَنْهكَالَ 


r 4 


ru ANG Aan eg عر تله‎ a 
CIA Iga As 


2518. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu 
berkata: Kaum Anshar berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Bagilah untuk kami 
dan saudara-saudara kami kebun kurma ini". Beliau bersabda: "Tidak". Lalu Beliau bersabda: 
"Kalian cukup memberikan kepada kami pekerjaan untuk mengurus kebun kurma tersebut 
lalu kami mendapat bagian dari hasil buahnya". Mereka berkata: "Kami dengar dan kami 


TEE رضي‎ AE ANE BLANK ير‎ PS AN حَدَكْتَامُوسَى‎ 
PA LA اس‎ A رور‎ ANG 1222$ Mr ري بام ر 21245 لير‎ { > 

> َا 32318 هاوه شط يخر‎ AKA ر سول الله صل الله يهوَسَلَّم حي الَو‎ 
2519. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Juwairiyah 
bin Asma' dari nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi agar 
dimanfaatkan dan dijadikan ladang pertanian dimana mereka mendapat separuh hasilnya. 


i 


Bab: Syarat-syarat dalam akad nikah 


ييا مو لات و وو و ik DA ng PG 4 Ana LEO‏ 2 - 1 2 ویر“ 


و 


w 


euni AA áes KIE po ANG yan 5 NGNE عَامِرِرَضِيَ‎ 


2520. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah binYusuf telah bercerita kepada kami Al Laits 
berkata telah bercerita kepadaku Yazid bin Abi Habib dari Abu Al Khoir dari 'Ugbah bin 'AMir 
radliallahu "anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syarat yang 
paling patut kalian tepati adalah syarat pernikahan". 


Bab: Syarat-syarat dalam muzara'ah 


- حَدَتمَامَالِكُمٌ P EES 2 2 E AAA NG Kas SAS Ja Ng‏ قال 
RA Ss pae NGGI KIS BAL‏ 


GR Abe Kan He 


2521. Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada kami Ibnu 
'Uyainah telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id berkata aku mendengar Hanzholah Az 
Zuraqiy berkata aku mendengar Rofi' bin Khodij radliallahu 'anhu berkata: "Kami adalah 
orang Anshor yang paling banyak memiliki kebun dan kami memperkerjakan orang untuk 
menggarap ladang dan apabila ada hasilnya penggarapnya mendapatkan bagian dan bila 
tidak maka tidak dapat bagian. Kemudian kami dilarang mempraktekkan ini namun kami 
tidak dilarang bila memberi upah dengan uang". 


Bab: Syarat-syarat yang tidak boleh dalam jual beli 


او St‏ يام 7 ودرم هاده دق 2 2 23 pela‏ ےو 3G a‏ 
USS‏ مم د د حَدَتْمَا يز يديز ر EP NE AAA SIS‏ سيا عن ي هر ية رضي الله 


Naas JÊG يع اضر لباو ولا تاش واولا ير‎ PEAH xi ZA a Ana 
ME JUS (3 pandan يفطن عل‎ 

2522. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' 
telah bercerita kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah orang yang hadir (orang 
kota) membeli untuk yang tidak hadir (orang desa), dan janganlah seseorang menyewa 
malakukan najasy dan janganlah kalian melebihkan harga tawaran barang (yang sedang 
ditawar) saudaranya dan janganlah pula seseorang meminang (wanita) pinangan saudaranya 


dan janganlah seorang istri meminta suaminya menceraikan saudaranya (istri suaminya yang 
lain) demi untuk mencukupi periuknya". 


Bab: Syarat yang tidak boleh dalam hudud 


Asa 5 NA MA NYA‏ سيد NE ES‏ ن ش هاب ڪَن EA a BAN‏ وناي 


BIA TAN AI YAA ضی‎ He AA 


TA AN PE Aa NGANG JE YG agia عَلَيَدِوَسَلَمقَكَالَيَارَ‎ 


P‏ سس SEN‏ أدنلي MERA KA‏ عَلَيَهوَسَلَّمفَلْكَالَإِنَابَيِي كَانَعَسِيفًا 


- 
A LANA 


NEALE NAAT SA al asi AL Bk 


Z 


Re‏ و دورو 


TEBAL MATA ES ee ةو َغ ي‎ PASA NG KARTI AG اللو‎ 


A Z 4 4 
رار‎ 2 Pa nek P Ts A 7 2ه‎ HA A MAL Kepa 
6|۰ A o 0 7 4 Kan ٠ - 5 P 2 
ابنك جلد‎ PA ES وَالذِي فسي بيدهلا قضِين‎ el aa 
WA A 


en ua na JAN) AE يع‎ a 
2 At د‎ E Tana TNO 2 
San paka gade l رَس ول اله صلی‎ 


2523. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari 
Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid 
bin Khalid Al Juhaniy radliallahu 'anhuma bahwa keduanya berkata, Ada seorang warga Arab 
datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku 
bersumpa atas nama Allah kepadamu, bahwa engkau tidak memutuskan perkara diantara 
kami melainkan dengan Kitab Allah. Lalu lawan yang tutur katanya lebih baik dari padanya 
berkata: "Dia benar, putuskan perkara diantara kami dengan Kitab Allah dan perkenankanlah 
untukku". Maka Rasululloh shallallahu 'alaihi wasallam besabda: "Katakan". Seorang warga 
Arab berkata: "Sesunguhnya anakku adalah buruh yang bekerja pada orang ini lalu dia 
berzina dengan istrinya maka aku diberitahu bahwa anakku harus dirajam.. Kemudian aku 
tebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang budak wanita kemudian aku 
bertanya kepada ahli ilmu lalu mereka memberitahu aku bahwa atas anakku cukup 
dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun sedangkan untuk istri orang ini 
dirajam". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya, sungguh aku akan putuskan buat kalian berdua dengan menggunakan 
Kitab Allah. Adapun seorang budak dan kambing seharusnya dikembalikan dan untuk 
anakmu dikenakan hukum cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun. 
Adapun kamu, wahai Unais, besok pagi datangilah istri orang ini. Jika dia mengaku maka 
rajamlah". Kemudian Unais mendatangi wanita itu dan dia mengakuinya. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar wanita itu dirajam. 


NX 


Bab: Syarat-syarat yang diperbolehkan pada budak mukatab 


LA 


12 وى ور 9ر داع د اا و ووت u éii tb Lae IANG‏ ا 2 ,35 
- 4 - 


OA 
4 CI ef TAP 4 r 1 
SA JANG ينی‎ JA era PMA E NGÊS am sa ga عو بر‎ ELIA 
"A A اي‎ P 3 A ب‎ wi re 
Sa S P ر کر‎ Be ت‎ Pa ر‎ ag ع‎ Za 
SUK -RS ذ‎ Jas - 2s abi 8 bo a A م‎ AN SANs م‎ Ma LA 
ذلك‎ Ras فيك‎ Jas NEG 213 في حتى يشار‎ sani لا‎ 15 NA RI فا تقيني‎ 
و‎ A 
طْوامَاشَامُوا‎ an ANG Suan ak PA SAN 
1 r 7 1 


ALAN كلوالو‎ GIE صل‎ La NGGEN AH و اش‎ GAE GG ANGEN 
2 4 Pak » 
وَإِناشةرطواماتەشرط‎ 


2524. Telah bercerita kepada kami Khallad bin Yahya telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Wahid bin Aiman Al Makkiy dari bapaknya berkata; Aku menemui 'Aisyah radliallahu 'anha 
lalu dia berkata: "Barirah pernah datang kepadaku sementara dia seorang budak mukatab, 
lalu berkata: "Wahai Ummul Mu'minin, belilah aku karena tuanku akan menjualku, maka 
merdekakanlah aku". "Aisyah berkata: "baiklah". Barirah berkata: "Sesungguhnya tuanku 
tidak akan menjualku kecuali dengan membuat persyaratan tentang perwalianku". 'Aisyah 


berkata: "Aku tidak ada keperluan dalam urusanmu itu". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar hal ini atau sampai kabar hal ini kepada Beliau lalu Beliau bertanya: 
"Ada apa dengan Bararah?" Kemudian Beliau bersabda: "Belilah dia lalu bebaskanlah dan 
biarkanlah mereka dengan persyaratan yang mereka buat sesuka mereka". Maka 'Aisyah 
membelinya lalu membebaskannya sedangkan tuannya meminta perwaliannya. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perwalian menjadi milik orang yang 
membebaskannya sekalipun mereka membuat seratus persyaratam"'. 


Bab: Syarat-syarat dalam talak 


KEM مناي هر ير‎ AE EA A ع‎ ASEENA 
TAS A Sa su Aa WANG usii sasi اكه‎ Jo NI رَسُو‎ AN 
2 A 


KE MAN NE ENG AA AI NE ENG 
KI 34 33? NAN EARE. SEA) 


2525. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah telah bercerita kepada kami 
Syu'bah dari 'Adiy binTsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mencegat pedagang (sebelum sampai di 
pasar) dan melarang pula orang kota membeli untuk orang desa dan melarang seorang istri 
meminta persyaratan agar suaminya menceraikan istrinya yang lain dan melarang seseorang 
melebihkan penawaran barang yang sedang ditawar saudaranya dan melarang pula dari 
najasy serta tashriyah. Hadits ini ditelusuri pula oleh Mu'adz dan 'Abdush Shomad dari 
Syu'bah. Dan berkata Ghundar dan 'Abdur Rahman: "Dilarang". Dan berkata Adam: "Kami 
dilarang", sedangkan An Nadhar dan Hajjaj bin Minhal berkata: "Beliau melarang". 


Bab: Memberikan syarat kepada manusia dengan ucapan 


g 2 2‏ ر 6125( مَك 6 وم ره ر مه 
NG ea Te IOS‏ کک 


-2 243 حته رید‎ 5345 1 A 


i pg A 


: Leena se 5 La o 
Item aras قل إَِكَلَنَدَسَكَطيع معي‎ ١ وَسَلَم مُوسَى سول الق گر الْحَدِيتٌ‎ 
a A NI a a Lai 
Mara AS A کقیاغلاما قت فَانَطلَقَاقَوَجَدًا (جِدَارًايُرِيدَأَنْيَنْقَصقأكَامَهُ)‎ 


>a NG 


2526. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepadanya, berkata telah bercerita kepadaku Ya'laa 
bin Muslim dan 'Amru bin Dinar dari Sa'id bin Jubair dimana satu sama lain saling 
menambahkan dan begitu juga para perawi selain keduanya, sungguh aku pernah 
mendengarnya bercerita kepadanya dari Sa'id bin Jubair berkata: Kami sedang bermajelis 


dengan Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma ia berkata, telah bercerita kepadaku Ubay bin Ka'ab 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Musa Rasulullah Alaihis Salam, lalu 
dia menyebutkan hadits. Kisahnya dalam firman Allah Surah al-Kahfi; 72: (Nabi Hidzir AS 
berkata: "Bukankah telah aku katakan bahwa kamu tidak akan sanngup untuk bersabar 
bersamaku"). Pertanyaan dari Musa yang pertama adalah karena lupa, yang kedua syarat 
yang diajukannya sedangkan yang ketiga adalah kesengajaan. (Musa AS berkata: "Janganlah 
kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan 
sesuatu kesulitan dalam urusanku"). -Al Kahfi: 73- ("..hingga tatkala keduanya berjumpa 
dengan seorang anak.") -Al Kahfi: 74- Lalu keduanya berjalan hingga mendapatkan (...dalam 
negeri itu dinding rumah yang hampir raboh..) -Al Kahfi; 77- Ibnu 'Abbas membacakannya, 
"sedang didepan mereka ada seorang raja". 


Bab: Syarat-syarat dalam wala” 


EME Tg بر‎ SA MASA LE 52972 ههام بن‎ EL MANG Jae EN SAS 

A A lz A -$ 0 7 26 AS 
NIN GG SABAR IN gi KARAG gaosia اراو‎ K aghe pitat 
Al KAN AA Z| FAATAA - 2 قد هکت‎ CSI 


Z 
و س‎ LIL س‎ 


sel ja, NGAEN NG aa Ng Fin Sense EH‏ ا 


GAY MSG INA ab. Já BANAR Pata DI AN ala, 
مَابَالُ‎ NG Leg A E KA 


NGAEN ÁS aL AÉ کتاب الما‎ eÓ و‎ ASI, 


2221, £ م ره‎ EA Z Rr 
Gel SN NG 565 ENE an 


2527. Telah bercerita kepada kami Isma'il telah bercerita kepada kami Malik dari Hisyam bin 
'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Barirah datang kepadaku 
seraya berkata: "Aku telah menetapkan tebusan kepada Tuanku untuk kemerdekaan diriku 
dengan sembilan Awag, dimana aku harus membayar satu ugiyah dalam setiap tahunnya, 
maka tolonglah aku". Aku berkata: "Jika tuanmu berkehendak aku akan bayar ketetapan 
tersebut kepada mereka sedangkan perwalianmu menjadi hakku". Lalu aku penuhi. 
Kemudian Barirah pergi menemui tuannya dan menyampaikannya kepada mereka namun 
mereka menolaknya. Lalu dia datang setelah menemui mereka sementara Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam sedang duduk, seraya berkata: "Sungguh aku sudah menawarkan 
hal itu kepada mereka namun mereka enggan menerimanya kecuali bila perwalian tetap 
menjadi hak mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendengar hal ini lalu "Aisyah 
mengabarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau berkata: "Ambillah dia 
(Barirah) dan berikan syarat perwalian kepada tuannya bahwa perwalian seorang budak 
adalah bagi yang memerdekakannya". Maka 'Aisyah radliallahu 'anha melaksanakan perintah 
Beliau. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia seraya 
memuji Allah dan mengagungkan-Nya kemudian bersabda: "Bagaimana jadinya orang-orang 
itu, mereka membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada Kitab Allah. 


Apapun bentuknya syarat yang tidak sesuai dengan Kitab Allah maka syarat itu batal 
sekalipun seratus kali persyaratan. Ketetapan Allah lebih berhag (untuk ditunaikan) dan 
syarat (yang ditetapkan) Allah lebih kuat. Sesungguhnya perwalian (seorang budak) adalah 
milik orang yang memerdekakannya". 


Bab: Jika seseorang memberi syarat dalam muzara'ah Jika mau, aku bisa keluarkan 


ےک ور رر و و BL‏ 27 لاس ”7م ور 9ور م 2١‏ 2 ور 5 . 2 
AAN PAS‏ ب ر و دكا محمد ین یحی آَيُو AE ANE‏ امالك عن اف 
Ae AE‏ رضي Te KR BJ KE‏ ید اوی عر قمر NIA‏ 


Z A 


vzs EFLFE ESA SA pes ار‎ 0 
ك يداهو رجلا ك‎ SEA sad) A Aa 
JBS ATAS Un NE IS هه دواو متاو‎ AI 


PAN pts nya AA SIS EA AA 


SI BENER ah 2 IBU‏ سول توصل الله P On ny Par‏ كي كي 
تعدو SEN,‏ وصك ليله Js‏ گات هَذْوهُرَ AG Gan PEG EK NANG Nga ai‏ 


SI Na Manahan 5‏ بلا وغو ab‏ پو بال وعم دلرو BEAN‏ 


ea gadi AE NE ERA EA 


AAN 


2528. Telah bercerita kepada kami Abu Ahmad Marrar bin Hammuyah telah bercerita 
kepada kami Muhammad binYahya Abu Ghossan Al Kinaniy telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Ketika penduduk Khaibar 
membuat tangan 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma terkilir, "Umar berdiri 
menyampaikan khotbah lalu berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
dahulu membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi Khaibar untuk mengerjakan harta 
mereka (lahan) dimana Beliau berkata: "Kami tetapkan sebagaimana Allah menetapkannya 
atas kalian". Dan bahwa pada suatu hari 'Abdullah bin 'Umar keluar untuk bekerja pada 
lahan miliknya disana lalu dia di malam hari diperlakukan secara kasar hingga tangan dan 
kakinya terkilir (bergeser dari sendinya) padahal disana kami tidak memiliki musuh selain 
mereka (penduduk Khaibar). Merekalah musuh kami dan pihak yang kami curigai dan aku 
sudah bertekad untuk mengusir mereka". Ketika 'Umar sudah membulatkan tekadnya ada 
seorang dari suku Banu Abi Al Hugoig yang datang kepadanya lalu berkata: "Wahai amirul 
mu'minin, apakah anda akan mengusir kami padahal Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam 
telah membuat perjanjian kerja dengan kami atas harta-harta (kebun) dan juga membuat 
persyaratan (pembagian hasil) tentangnya". Maka 'Umar berkata: "Apakah kamu menduga 
bahwa aku telah lupa dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam itu? Yaitu: 


"Bagaimana kamu seandainya diusir dari Khaibar lalu unta betinamu membawamu lari 
malam demi malam?" Orang itu berkata: "Ini hanyalah gurauan dari Abu Al Oosim". 'Umar 
berkata: "Kamu berdusta wahai musuh Allah". Maka 'Umar mengusir mereka dan memberi 
ganti harga buah-buahan yang menjadi hak mereka dengan uang, unta, barang-barang, 
pelana, tali kekang dan lainnya. Dan diriwayakan oleh Hammad bin Salamah dari 'Ubaidullah: 
Aku menduga dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma dari 'Umar dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang diriwayatkannya secara singkat/ringkas. 


Bab: Syarat-syarat dalam jihad dan perdamaian dengan kafir harbi 


و وو SELANG ALA‏ 2ء و دم PREI‏ 


F عرو‎ KANG في الوم‎ SAE RAGI AA EN AL BAE Ba 
d CO ; 

ENAA PANA AG) Sa : EA 
Na ANN Ba SA لويد‎ 5008 


۶ 


er‏ | وَسَار LE LAN‏ وس ڪي ًى إا گان 
AE‏ يدر Jan JAN JEG‏ حَلْ Ae FB NGE‏ 


se ABU ANE Ula كيهو‎ PAT AI LAS ga حَلَذَتَ‎ 


IM 


Nan SS 


A 


AN Ja EK LI Lagi PANE AA m ANA 


A 


aka ae AN HN ARA Tua Ak BEE UAS 


JURI SIA Ga PA Agas a‏ وَحَتَىَصَدَرُوا 
panga 2‏ درك جا پیل po aé ANA si taa Bon gan NG‏ 
ABe agla AN‏ کت K 26 Bag ale 36 Kp‏ 


LAI Sana Sai h aAa AA PH 
22 AL - Pd Z 


SAKA aa Ci b AN JE تج‎ Ga ad EN 


P 


A 2 


72 s7 < ÉJ 9 57 < AAA ANA P 
قَِنَسَامُواَنَيَدَخُلُوافيمًا‎ rabi Sbt PERSARAAN A al AÉ esis 


“ A 


Z Lo dp z r رو‎ í - AA, سم ه رو‎ 
JAGA ERA aan aka A KB) AS ls JE 


Yah Gak JB كم‎ 7 EPEAT FAET Ca JAM aks Uta 
E كَذَاوَ‎ IA an nana ABAM PEA KAA rara 


BE MAN SI م‎ Daan ga وَسَلَم‎ KA EL م‎ 25153 
BSE ISS sisa Gia ASN نكالو‎ AN AA GA AAN 
Íi to EESAN AA ME iasg Ae Ten Hibah 


EAE ie. ALAS WG a Mas 352538 31353 
IE BEE EN SAI 3332 NG JA Pal Peka عَلَيْهِوَ‎ 


A 


2> ن‎ z £- 7 Wah 5 2 2 Wi AH A KAMA 2. 
SI SA PAN KG SAM Md beih 
BAU ببظر‎ Saba GAN KS ANISA Sa AA KA KEH 


LA 


G3 ASN Ie لايد‎ org HS BEJ مو واقالو | تويك‎ NGANG GAS 


“NW 


LA r, 


E BA e DB Jas SEA 
RAIYAT] 2 SADA PAT AA Aa AKA gala pa اعا و‎ Tega AE 


TANK 


N 


ANA‏ صل KAN 210 Joe dal‏ شولا نا 


BAE TON JASA مرو‎ Féiss 
Ate رر‎ AD 


Suu NAS Aat Pi ARIE 

5 1 < < 2 An NEG T 4 Nie 4 + و‎ 

SIA GA AIA دعر‎ ga Ba اما امالس ت‎ JAJAN ka ga 
alah 7ك‎ 


14 LA 


DIDI AU NG aan D 
a A i ais bahan sags 43 مم فَدَلكَببَاوَ‎ 
MIA eh ر‎ Baik EET gega REA o 3 
az ور ر ي ر‎ 0 w A NE A E PE ا‎ ag 2% 

روات lag D ANE D‏ رایت مَلكاقط 
لعلف BA‏ تدكا عقا AH‏ حَابُ مُحَمَّدٍ Sa sa KAH -A‏ مداو La AA KENA‏ 
Di 004‏ 4563 ر LS‏ ور A A‏ 

NGAKU AY ETAN PAG o pepan 3 HIS 

GE GA KN a BAYA SA gak IKS 353 


SEE NA Ja salt : 


00 22? 


SKA as g tses Seks Abah JAE يڪم‎ 


LA 
- 


SARI ولا‎ 506013 AN 
A NG i K3 FE EYE ELSA PESAN Ab 


2 
. 


— NX 


siias a ANG AHAD JA يه‎ 
SAI aT G ts NG بم ال ل مک رر بن حف‎ AN AMA Kar PAGA 
E 36 Ja Aa e ل‎ 
ANT Kere AAU IKAT و‎ ak KAWA PG A Muis 
þé paik Atikas LAN, PER 
: EN GAMES as Me NI, E Aa 
Ap KANAN ج‎ NAN yela ja ; LE LIS AN 3 
A WES SN 33 LAN TEGA KS ANAA ANG, al EAREN 
Eu Pr AN AA A sa : CA MA MÁI 
2 ME AI ISA سو‎ EA JA Nata II رَسُو‎ 
AM A SAYA IYA a23 denga ana ANN AAN 
LAMA an ba ليلا يشالو ز‎ AS Ma 
NANG KAEN Ae EA kasa jad a 5a SEA 
BE ANG Jaw AA alaa Mb, a ARGA CAN HAA ENE 
KANG MA سبحا اه‎ BABAK DA A مار جلو ِن گال‎ 
من‎ PA SEN AI EN ja PI ESL NAS جَاءَمُسَلِماقبيَتَمَامْ‎ 
أقاضيك ايد‎ NGA نخسم‎ ea PA Sur 
(BEBAN GIS Nya NG) ملم‎ AM صل‎ LAJU 


ra 


Jeje WILA JAG a, MAHAL KALA Jo NIH 


P 


LA 27 در‎ 2 er 2 AN A روه‎ ANG ANG Aa Z y 
MAL LS GS EA iaa ai Ea SAS 


aé 


jeg SAN عم‎ NGING SES SS se 7 
SESI aa NG AN SEN ka gahi 


- 2 


A gi 2 2 DA LAK PEP 
ES وهو تاصري قلت أو ليس‎ AA رسو‎ EA 
س ر‎ 22 Pa 1 ca 2 PANG 
$$ ANG Ag Bata e sae 7 1 2 راس‎ 
Sa pa YENG a Ab BE SEN GE GG 


LA 


GIA GAN JANE NGANG MS SEGELAS KUE SN, 
kasak سول ال صل‎ fA NE NG تكله نمی لكق ااال‎ KIE عل امال‎ 


JANGAN SISA EA ARA هو‎ GA 5 يَعْصِي‎ 5 

Jéé pang SINI SAHSIAH Ji Nan b A 

das a a. PI At Ea PEN NA PANAI 

KEN TE WON اقا لقو اله ماقام نمر َل‎ AAU: SUN ya TAHAN 
IG صم‎ 8 


DEN BALAS Nga Td Si KANGAR 
Rena FAAI tI بُرْكَكَ‎ gpi PA AIN CA 


LA 


Pan R3 ASEAN AAS A بُدَنَُوَدَعَاحَالَِهُ فَحَلْفَهُ‎ GN JA Fa 
ZAH 2 2 AN Besa ai Z7 PNG a 2 27 مه‎ 
MA JA KNA AA Me aa a 


Ta 


sab SA Eo لوط ع م‎ Peru NS ASIA 
EA 5; aies isigi ae : SAINS oi Alia 235 


asia dalan ASAN, AI D‏ بصي ر sasa Badi‏ قار سلو 
IBL SA NET A a sadha‏ 


AA 


AANE BEA Ngisa DaN عمقل أَبُو جص‎ TN SG 


ra 
r 
> 


Da a TA 56 6 عاو‎ AA 9 5 ار‎ 
NI SEN بصم‎ ABE HPM SRA TNI 


Z 
w GA PRA 
A 

8 


KAE ÝN Je ANG فَقَالَرَسُو‎ SAR BA YSS KS SI HS sis Pria 
7 NG ور‎ 2 a11 ر رت در و در 2 د > قور‎ 
a AARETE ae AN AN AIS ingkag 


ERTEN 5 کر ارو ر فاا کاک اله‎ ASIK راس‎ 
án si ليم ۾‎ aa SAN INA ga NGNE JG ag PAI PAI 


366 4 A wi aa ور‎ 
عرف آنه‎ NGANG IE Pen gi jata na ويل‎ AMG ANE الل‎ Jo NGGE 
باي بصي‎ ta ke J PA PAE Anh Lan 


R 
oz Ag 


vál filas aed kata CE, NS gbá esient AN 
Jus PEM AA ON 5 JAN BELA تمان‎ yak 
NIA AAN fa جو‎ NGANAN a العم‎ aa 


< 4 


عليه و NENG da‏ ( وهو الي LAN AE SAE‏ عن بط مک 


A 


2 A 


SSB DAK KANE Sea AE Ab 
SA ka Aa Aga HAB جي و حَالو‎ NGE الله ولم قرو اپ سم الله الو‎ 


7 Z 
4 LA 


IN jaan di A ILK ASN لجرب کر‎ 


0 و‎ 3 4 ANG GAN? و‎ 26 a4 عو‎ 
Ser Me Inn 


- 
A 


PA 


من بعد 


IN SAI, مه لما أنه‎ AR Aak 258 Aa sale ATS MASA 
ا‎ Pa Uu nh AJE ARIS AA 


A PA - 


a ka كرو عكر‎ GA ANA AA DS : Sean الكواذ‎ 
2 A 2 ? 26 G 2. 0 Ae Gx 
ISPA NI ALAN GL HR GAS Sis 3553 


A 4, < A w 


GAN BULAN (LAS NI LA i S3) a 
ia Ginah Pa Sea PPA SAN ad) 


ANA DA WO SE aga دَامِنَ‎ KENA ARI MR al e 


7 tari 24 2 r 


=< امَو‎ a Baga sak الي سل‎ E AN, AN al 3 صر‎ GI 
الْحَدِيتٌ‎ SS nai As ka sadé PA NAN PEN 


2529. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
'Abdur Rozzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar berkata telah bercerita kepadaku Az 
Zuhriy berkata telah bercerita kapadaku 'Urwah bin Az Zubair dari Al Miswar bin Makhramah 
dan Marwan dimana setiap perawi saling membenarkan perkataan perawi lainnya, keduanya 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar pada waktu perjanjian Hudaibiyah 
hingga ketika mereka berada di tengah perjalanan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya Khalid bin Al Walid sedang berada di wilayah al-Ghomim 
mengawasi pasukan berkuda Ouraisy yang ada di bagian depan pasukan, karena itu ambillah 


jalan sebelan kanan (jalan yang menuju pasukan Khalid) ". Demi Allah, Khalid tidak 
menyadari dengan keberadaan mereka (Ouraisy) hingga ketika mereka berada di markas 
pasukan, Khalid bergegas berlari menakut-nakuti Quraisy. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berjalan hingga ketika sampai di bukit yang menjadikan mereka berjalan menurun, unta 
Beliau berhenti dan menderum. Maka orang-orang berkata: "Bangun, bangun ayo jalan". 
Namun unta itu tetap menderum. Lalu mereka berkata: "Unta al-Oushwa' mogok, unta al- 
Oushwa' mogok". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "al-Oushwa' tidaklah 
mogok karena bukan tabi'atnya tapi dia ditahan oleh Yang Menahan pasukan gajah". Lalu 
Beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, mereka tidaklah meminta 
kepadaku satu langkah perbuatan yang membuat mereka mengangungkan kehormatan- 
kehormatan Allah melainkan aku pasti akan memenuhinya". Lalu Beliau menghentaknya 
maka unta itu bangkit. Perawi berkata: Maka Beliau meninggalkan mereka (berjalan lebih 
dahulu) hingga singgah di ujung Hudaibiyah di tepi sumur yang airnya sedikit dimana orang- 
orang sedang mengerumuninya. Tidak lama orang-orang mengerumuninya maka airnya 
habis lalu mereka melaporkan rasa haus kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Maka Beliau mencabut anak panah dari sarungnya lalu memerintahkan mereka agar 
menancapkannya disana. Maka demi Allah, setelah itu sumur itu selalu saja mengalirkan 
airnya yang segar untuk mereka sampai mereka meminum darinya. Ketika mereka sedang 
dalam keadaan keadaan tersebut tiba-tiba datang Budail bin Wargo' Al Khuza'iy beserta 
serambongan orang dari kaumnya yaitu suku Khuza'ah. Dahulu mereka adalah orang-orang 
kepercayaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari penduduk Tihamah. la berkata: 
"Sesungguhnya aku biarkan Ka'ab bin Lu'ay dan 'Amir bin Lu'ay singgah mengambil air di 
tanah Hudaibiyah. Bersama mereka ada beberapa ekor unta yang baru melahirkan yang 
masih menyusukan anaknya dan menjadi induk yang ditemani anak-anaknya. Mereka akan 
memerangi dan menghalangi Tuan dari Baitulloh. Maka Beliau bersabda: "Sesungguhnya 
kami datang bukan untuk memerangi seorangpun, akan tetapi kedatangan kami untuk 
melaksanakan 'ibadah 'umrah. Dan sesungguhnya orang-orang Ouraisy telah dilemahkan 
kekuatannya dan menderita kerugian akibat perang. Jika mereka mau aku akan memberikan 
tempo kepada mereka untuk bebas berlalu tanpa terhalang apapun antara aku dan manusia. 
Seandainya aku menang, kalau mau mereka boleh masuk (Islam), agama yang telah dipeluk 
orang banyak. Kalau tidak mau, mereka bisa beristirahat dari kelelahan berperang. Namun 
jika mereka enggan (dari tawaran ini), maka demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
aku sungguh akan memerangi mereka atas nama agama ini hingga siapa yang akan menang 
lebih dahulu dan sungguh Allah akan merelisasikan urusan-Nya". Maka Budail berkata: "Aku 
akan sampaikan kepada mereka apa yang Anda katakan tadi". Perawi berkata: Maka iapun 
pergi menjumpai kaum Ouraisy lalu berkata: "Sesungguhnya kami datang kepadamu setelah 
menemui laki-laki ini dimana kami mendengar apa yang telah dikatakannya. Jika kalian mau 
untuk kami paparkan perkataannya itu maka akan kami lakukan". Orang-orang yang bodoh 
dari mereka mengatakan: "Kami tidak butuh kabar apapun tentangnya dari kamu". Dan 
orang yang bijak dari mereka berkata: "Sampaikan apa yang kamu dengar darinya". Dia 
(Budail) berkata: "Aku mendengar dia berkata begini begini, lalu dia menyampaikan kepada 
mereka apa yag dikatakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 'Urwah bin Mas'ud 
berdiri seraya berkata: "Wahai kaum, bukankah kalian ini para orangtua?" Mereka 
menjawab: "Ya benar". Dia berkata lagi: "Atau bukankah aku ini adalah seorang anak (dari 
kalian)? ' Mereka menjawab: "Ya benar". Lalu dia bertanya lagi: "Apakah kalian mencurigai 
aku?" Mereka menjawab: "Tidak". Dia berkata lagi: "Bukankah kalian mengetahui bahwa aku 
pernah meminta bantuan kepada orang-orang Ukazh lalu ketika enggan, aku datang 
menemui kalian dengan membawa keluargaku, anak-anakku dan orang-orang yang taat 


kepadaku?" Mereka menjawab: "Ya benar". Dia berkata: "Sungguh orang ini telah 
menawarkan kepada kalian satu penawaran yang bijak maka terimalah dan biarkanlah aku 
untuk menemuinya". Mereka berkata: "Temuilah dia". Maka dia menemui Beliau lalu dia 
berbicara dengan Nabi shallallahu "alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata seperti yang Beliau katakan kepada Budail. Lalu saat itu 'Urwah berkata: "Wahai 
Muhammad, apa pendapatmu jika kamu menghabisi urusan kaummu, apakah kamu pernah 
mendengar ada orang dari kalangan bangsa 'Arab yang pernah melakukannya sebelummu? 
Kalau ada yang lain, demi Allah, sesungguhnya aku melihat beberapa tokoh, dan juga 
beberapa kelompok orang dibelakang yang akan menghindar darimu dan meninggalkanmu". 
Maka Abu Bakar berkata kepadanya: "Tutup mulutmu!. Apakah kami akan menghindar dan 
meninggalkannya?" la bertanya: "Siapa orang ini?" Para sahabat menjawab: "Dia Abu Bakar". 
Abu Bakar berkata: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya tidak ada jasa 
yang pernah kamu lakukan terhadapku dan belum aku balas tentu aku akan menjawabmu". 
Perawi berkata, 'Lalu 'Urwah kembali berbicara dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
setiap kali berbicara dia memegang jenggot Beliau sementara Al Mughirah bin Syu'bah 
berdiri dekat kepala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan dia memegang pedang serta 
mengenakan baju besi. Dan setiap kali 'Urwah memegang jenggot Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan tangannya, Al Mughirah memukul tangannya dengan bagian bawah sarung 
pedang seraya berkata: "Enyahkan tanganmu dari jenggot Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam". Maka, 'Urwah mengangkat kepalanya sera berkata: "Siapakah orang ini?" Para 
sahabat menjawab: "Dia adalah Al Mughirah bin Syu'bah". 'Urwah lantas berkata: "Hai 
pengkhianat, bukankah aku telah menjadi susah payah akibat pengkhianatanmu?" Dahulu Al 
Mughirah dimasa jahiliyah pernah menemani suatu kaum lalu dia membunuh dan 
mengambil harta mereka. Kemudian dia datang dan masuk Islam. Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata saat itu: "Adapun kelslaman maka aku terima. Sedangkan mengenai 
harta, aku tidak ada sangkut pautnya sedikitpun". Kemudian 'Urwah melayangkan 
pandangan kedua matanya kepada para shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Perawi 
berkata: "Demi Allah, tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila membuang 
dahak lalu dahak Beliau tepat jatuh di telapak tangan salah seorang dari sahabat melainkan 
orang itu menggosokkannya pada wajah dan kulitnya. Dan bila Beliau menyuruh mereka, 
merekapun segera begegas melaksanakan perintah Beliau. Dan apabila Beliau hendak 
berwudhu', selalu mereka hampir berkelahi karena berebut untuk menyiapkan air untuk 
wudhu' Beliau. Bila Beliau berbicara, mereka merendahkan suara mereka di hadapan Beliau 
dan mereka tidaklah menajamkan pandangan kepada Beliau sebagai pengagungan mereka 
terhadap Beliau. Maka 'Urwah pun kembali kepada sahabat-sahabatnya lalu berkata: "Wahai 
kaum, demi Allah, sungguh aku pernah menjadi utusan yang diutus mengahap raja-raja, juga 
Oaisar (raja Romawi) dan Kisra (raja Parsia) juga kepada raja an-Najasiy. Demi Allah, tidak 
pernah aku melihat seorang rajapun yang begitu diagungkan seperti para sahabat Muhamad 
shallallahu 'alaihi wasallam mengagungkan Muhammad. Sungguh tidaklah dia berdahak lalu 
mengenai telapak seorang dari mereka kecuali dia akan membasuhkan dahak itu ke wajah 
dan kulitnya dan jika dia memerintahkan mereka maka mereka segera berebut 
melaksnakannya dan apabila dia berwudhu' hampir-hampir mereka berkelahi karena 
memperebutkan sisa air wudhu'nya itu dan jika dia berbicara maka mereka merendahkan 
suara mereka (mendengarkan dengan seksama) dan tidaklah mereka mengarahkan 
pandangan kepadanya karena sangat menghormatinya. Sungguh dia telah menawarkan 
kepada kalian satu tawaran yang membawa kepada kebaikan, maka terimalah". Lalu seorang 
dari Bani Kinanah berkata: "Biarkan aku yang akan menemuinya". Mereka berkata: 
"Temuilah". Ketika orang itu telah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para 


sahabat Beliau, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ini si fulan. Dia berasal dari 
kaum yang mengagungkan unta, karena itu kirimkan unta kepadanya". Maka dikirimlah unta 
kepadanya. Dan orang-orang kemudian menyambutnya seraya mengucapkan talbiyah. 
Ketika orang itu melihat hal ini maka dia berkata: "Maha suci Allah. Tidak sepatutnya orang- 
orang ini dihalangi untuk mendatangi Baitulloh". Setelah dia kembali kepada teman- 
temannya dia berkata: "Aku melihat unta-unta telah dikalungi dan diberi tanda, maka aku 
berpendapat tidak sepatutnya mereka dihalangi dari Baitulloh". Tiba-tiba berdiri seorang 
laki-laki dari mereka yang biasa dipanggil dengan Mikraz bin Hafsh seraya berkata: "Biarkan 
aku untuk menemuinya". Lalu mereka berkata: "Temuilah". Ketika orang itu telah 
mendatangi mereka, Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata: "Inilah Mikraz, dia adalah 
seorang yang durjana". Maka Mikraz mulai berbicara dengan Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam. Ketika dia sedang berbicara dengan Beliau, tiba-tiba Suhail bin 'Amru datang. 
Ma'mar berkata: Maka telah bercerita kapadaku Ayyub dari 'Ikrimah bahwa dia 
mengabarkan: Ketika Suhail bin 'Amru datang, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Sungguh urusan kalian telah menjadi mudah". Ma'mar berkata: Az Zuhriy berkata dham 
periwayatan hadits ini: "Maka Suhail bin 'Amru datang seraya berkata: "Bawa kemari (kertas) 
dan buatlah surat perjanjian antara kami dan kalian". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memanggil seorang penulis lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Tulislah) 
bismillahir rahmaanir rahim". Maka Suhail berkata: "Tentang sebutan ar-Rahman, demi 
Allah, aku tidak mengenalnya. Tetapi tulislah Bismika Allahumma (Dengan namu-Mu ya 
Allah) sebagaimana sebelumnya kamu biasa menuliskannya". Maka kaum Muslimun berkata: 
"Demi Allah, janganlah ditulis melainkan bismillahir rahmaanir rahim". Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: "Tulislah: "Bismika Allahumma". Kemudian Beliau berkata: "Ini 
adalah perjanjian yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah". Seketika itu juga Suhail 
berkata: "Demi Allah, seandainya kami mengetahui bahwa kamu utusan Allah, tentu kami 
tidak akan mengahalangi kamu dari Baitulloh dan tidaklah kami memerangimu. Akan tetapi 
tulislah: "Muhammad bin 'Abdullah". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Demi 
Allah, sungguh aku ini adalah memang benar Utusan Allah sekalipun kalian mendustakan 
aku. Tulislah: Muhammad bin 'Abdullah". Az Zuhriy berkata: "Hal ini berkenaan dengan 
sabda Beliau: "Tidaklah mereka meminta kepadaku satu permintaan dimana didalamnya 
mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah melainkan pasti aku akan berikan 
kepada mereka". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Dengan 
syarat kalian memberi kebebasan kami mendatangi Baitulloh untuk melaksanakan thawaf 
disana". Suhail berkata: "Demi Allah, jangan sampai bangsa 'Arab bercerita bahwa kami 
direbut secara paksa. Namun kesempatan itu kami akan berikan untuk tahun depan. Dan 
syarat berikutnya, bahwa tidak seorangpun yang datang kepadamu dari pihak kami 
sekalipun dia sudah mengikuti agamamu, melainkan kamu harus mengembalikannya kepada 
kami". Lalu Kaum Muslimun (prates) berkata: "Subhaanalloh, bagaimana mungkin dia 
dikembalikan kepada orang-orang musyrik padahal dia datang sebagai seorang muslim?" 
Ketika mereka sedang dalam keadaan bersitegang itu, tiba-tiba datang Abu Jandal bin Suhail 
bin 'Amru dalam keadaan terikat yang kabur dari dataran rendah kota Makkah hingga bisa 
bergabung ditengah-tengah Kaum Muslimin. Maka Suhail berkata: "Wahai Muhammad, 
inilah orang pertama yang kamu harus serahkan kepadaku sesuai kesepatan kamu". Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sungguh kita belum lagi menetapkan 
kesepakatan". Suhail berkata: "Demi Allah, kalau begitu aku tidak akan membuat perjanjian 
damai apapun kepadamu untuk selamanya". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Berikanlah dia kepadaku sebagai pengecualian". Suhail berkata: "Aku tidak akan pernah 
memberikannya kepadamu". Beliau kembali berkata: "Jangan begitu, berikanlah kepadaku". 


Suhail berkata: "Aku tidak akan melakukannya". Mikraz berkata: "Bahkan kami telah 
memberikannya (kemudahan) kepadamu". Abu Jandal berkata: "Wahai sekalian Muslimin, 
apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrik padahal aku datang sebagai 
seorang Muslim? Tidakkah kalian melihat apa yang sudah aku alami?" Memang Abu Jandal 
telah didiksa dengan siksaan yang sangat kejam karena memilih jalan Allah. Perawi berkata, 
Maka 'Umar bin Al Khaththab radliallahu "anhu berkata: 'Maka aku menemui Nabi Allah 
Shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku bertanya: "Bukankah Anda ini benar-benar Nabi Allah?" 
Beliau menjawab: "Ya benar". Aku katakan: "Bukankah kita berada diatas kebenaran 
sedangkan musuh-musuh kita di atas kebatilan". Beliau menjawab: "Ya benar". Aku katakan: 
"Lalu kenapa kita terima penghinaan ini kepada agama kita?" Beliau berkata: "Sungguh aku 
ini adalah Utusan Allah dan aku tidak mendurhakai-Nya dan Dialah Penolongku". Aku 
katakan: "Bukankah Anda pernah mengatakan bahwa kita pasti akan mendatangi Baitulloh 
lalu kita thawaf disana?" Beliau berkata: "Benar. Tapi apakah aku mengatakannya kepadamu 
bahwa kita akan mendatanginya tahun ini?" 'Umar berkata: Aku jawab: "Memang tidak". 
Beliau berkata lagi: "Sungguh kamu pasti akan mendatanginya dan thawaf disana". 'Umar 
berkata: "Maka kemudian aku menemui Abu Bakar lalu aku katakan: "Wahai Abu Bakar, 
bukankah Beliau itu benar-benar Nabi Allah?" Abu Bakar menjawab: "Ya benar". Aku 
katakan: "Bukankah kita berada diatas kebenaran sedangkan musuh-musuh kita di atas 
kebatilan". Dia menjawab: "Ya benar". Aku katakan lagi: "Lalu kenapa kita terima kehinaan 
ini kepada agama kita?" Abu Bakar berkata: "Wahai pejuang, sungguh Beliau itu adalah 
Utusan Allah shallallahu 'alaihi wasallam dan Beliau tidak akan durhaka kepada Robb-Nya 
dan Dialah Penolongnya. Maka itu berpeganglah pada perintah Beliau dan jangan 
menyelisihinya. Demi Allah, sungguh Beliau berada diatas kebenaran". Aku katakan: 
"Bukankah Beliau pernah mengatakan bahwa kita pasti akan mendatangi Baitulloh lalu kita 
thawaf disana?" Abu Bakar menjawab: "Benar. Tapi apakah Beliau mengatakannya bahwa 
kita akan mendatanginya tahun ini?" Aku jawab: "Tidak". Abu Bakar berkata: "Sungguh kamu 
pasti akan mendatanginya dan melaksanakan thawaf disana". Az Zuhriy berkata: 'Umar 
berkata: "Karena tindakanku itu maka aku melakukan beberapa amal kebajikan (sebagai 
penebus atas ucapan yang tidak patut) ". Setelah selesai dari membuat perjanjian, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada para sahabat Beliau: "Bangun dan sembelihlah 
hewan gurban kalian lalu cukurlah kepala kalian". Perawi berkata: "Demi Allah, tidak ada 
satupun orang yang beranjak berdiri (untuk melaksanakan perintah Beliau) hingga Beliau 
memerintahkannya sampai tiga kali. Ketika tidak ada seorangpun dari mereka yang berdiri, 
untuk melaksanakan perintah Beliau, akhirnya Beliau masuk menemui Ummu Salamah lalu 
menceritakan kejadian yang Beliau dapatkan di kalangan Kaum Musliminan. Maka Ummu 
Salamah berkata: "Wahai Nabi Allah, apakah Tuan suka agar mereka melakukannya? 
Keluarlah lalu janganlah Tuan berbicara sepatah katapun dengan siapapun dari mereka 
hingga Tuan menyembelih unta gurban Tuan lalu Tuan panggil tukang cukur Tuan untuk 
mencukur rambut Tuan". Maka Beliau keluar dan tidak berbicara dengan seorangpun dari 
mereka hingga Beliau menyembelih unta gurban Beliau lalu memanggil tukang cukur Beliau 
hingga tukang cukur itu mencukur rambut kepala Beliau. Ketika mereka melihat hal itu, 
maka mereka berdiri lalu menyembelih hewan gurban dan satu sama lain saling mencukur 
rambut kepala saudaranya hingga hampir-hampir ada dari mereka yang akan membunuh 
temannya karena sangat sedih (melihat sikap Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam). 
Kemudian datanglah para wanita mu'minah kepada Beliau lalu Allah Ta'ala menurunkan 
firman-Nya yang artinya ("Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah 
kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) 
mereka.... hingga ayat ...dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan 


perempuan-perempuan kafir). Maka pada saat itu juga 'Umar menceraikan dua istrinya yang 
masih dalam kesyirikan lalu salah satunya dinikahi oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan yang 
satunya lagi dinikahi oleh Shofwan bin Umayyah. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
kembali ke Madinah. Lalu Abu Bashir, seorang dari Ouraisy yang sudah masuk Islam, datang 
menemui Beliau. Kemudian orang-orang Ouraisy mengirim dua orang untuk menemui Beliau 
dan mereka berkata: "(Kami meminta pelaksanaan) perjanjian yang telah kamu sepakati 
dengan kami". Maka Beliau menyerahkan Abu Bashir kepada kedua orang itu. Lalu kedua 
orang itu pergi bersama Abu Bashir hingga ketika sampai di Daul Hulaifah, mereka singgah 
untuk memakan beberapa butir kurma yang mereka miliki. Kemudian Abu Bashir berkata 
kepada salah seorang dari keduanya: "Demi Allah, wahai fulan, sungguh aku melihat 
pedangmu ini bagus". Maka orang yang satunya lagi segera saja mengambil pedang itu 
seraya berkata: "Ya benar, memang pedang ini sungguh bagus dan aku pernah 
menggunakannya dan menggunakannya lagi". Lalu Abu Bashir berkata lagi: "Perlihatkanlah 
kepadaku agar aku bisa memandangnya". Orang itupun memperlihatkan kepada Abu Bashir 
lalu diambil oleh Abu Bashir kemudian dia memukulnya hingga orang itu terbunuh. Maka 
orang yag satu lagi melarikan diri hingga tiba di Madinah lalu masuk kedalam masjid untuk 
menyembunyikan diri. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata ketika Beliau 
melihatnya: "Sungguh orang ini telah melihat sesuatu yang mengerikan". Ketika sampai 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: "Dibunuh, demi Allah, sahabatku telah 
dibunuh dan akupun akan menjadi terbunuh". Lalu datanglah Abu Bashir seraya berkata: 
"Wahai Nabi Allah, demi Allah, sungguh Allah telah menunaikan perlindungan-Nya kepada 
Tuan. Tuan telah menyerahkan aku kepada mereka lalu Allah menyelamatkan aku dari 
mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Celakalah kamu. Sungguh ini akan 
mengobarkan peperangan kalau ada seseorang baginya (yang membantunya) ". Manakala 
Abu Bashir mendengar hal itu, dia mengerti bahwa dia akan dikembalikan kepada mereka. 
Maka dia melarikan diri hingga tiba di tepi pantai. Perawi berkata, Dan Abu Jandal bin Suhail 
kabur dari orang-orang Ouraisy lalu dia menemui Abu Bashir sehingga tidak satupun orang 
yang telah memeluk Islam lalu kabur dari orang-orang Ouraisy melainkan dia menemui Abu 
Bashir sehingga terbentuk sebuah kelompok yang teriri dari orang-orang yang melarikan diri 
itu.. Demi Allah, tidaklah mereka mendengar ada rambongan dagang Ouraisy yang keluar 
menuju negeri Syam melainkan mereka akan menghadangnya lalu membunuh dan 
merampas hartanya. Akhirnya orang-orang Ouraisy mengutus utusan menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk memprates kejadian itu dan meminta Beliau atas 3 
Allah dan demi menjaga hubungan dengan mengutus orang, dimana siapa saja yang 
mendatangi Beliau menjadi aman (tidak harus dikembalikan kepada Ouraisy). Maka Beliau 
pun mengirim utusan kepada mereka. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya OS al- 
Fath 24 - 26: ("Dan Dia-lah yang telah menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu 
dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Makkah sesudah 
Allah memenangkan kamu atas mereka,..) hingga sampai firman-Nya (..ketika orang-orang 
kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan Jahiliyah...). Yang 
dimaksud dengan kesombongan mereka adalah mereka tidak mau mengakui bahwa Beliau 
adalah Nabi Allah dan juga tidak mau menetapkan "Bismillahir rahmaanir rahiim" dan 
mereka menghalangi Kaum Muslimin dari Baitulloh. Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhariy; 
Ma'arratun artinya kesengsaraan akibat perang. Tazayyaluu artinya tamayyazuu 
(bercampur). Hamaytul goum artinya aku menghalangi mereka. Wa ahmaytul himaa artinya 
aku buat penjagaan sehingga tidak dapat dimasuki. Dan ahmayitul hadid wa ahmaytur rijaal 
yaitu pengertiannya aku lindungi dengan suatu perlindungan. Dan berkata 'Ugail dari Az 
Zuhriy berkata 'Urwah:, "Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam menguji mereka para wanita mu'minah yang berhijrah kepada 
Beliau dan kami telah sampaikan bahwa ketika turun firman Allah Ta'ala agar Kaum Muslimin 
mengembalikan kepada Kaum Musyrikin mahar-mahar para istri yang berhijrah kepada 
suami mereka dan menetapkan hukum kepada Kaum Muslimin agar jangan 
mempertahankan ikatan perkawinan dengan wanita-wanita kafir, maka 'Umar menceraikan 
kedua istrinya, yaitu Ooribah binti Abu Umayyah dan putri Jarwal Al Khuza'i yang kemudian 
Ooribah diperistri oleh Mu'awiyah sedangkan yang satunya lagi diperistri oleh Abu Jahm. 
Ketika orang-orang Kafir menolak untuk menerima pengembalian mahar istri-istri mereka, 
Allah menurunkan firman-Nya OS Al Mumtahanah ayat 11: ("Dan jika seseorang dari isteri- 
isteri kalian lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka ..."), al-'Agob 
adalah apa yang diberikan Kaum Muslimin kepada orang kafir yang istrinya berhijrah. Dan 
Allah memerintahkan juga agar diberikan kepada para suami dari Kaum Muslimin apa yang 
telah diberikan berupa mahar kepada wanita-wanita kafir yang lari. Dan kami mengetahui 
tidak ada satupun dari wanita muhajirah kembali menjadi murtad setelah beriman. Dan 
telah sampai pula kepada kami bahwa Abu Bashir bin Asid ats-Tsagofiy telah menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam sebagai seorang mu'min yang berhijrah pada suatu kesempatan. 
Dan Al Akhnas bin Syarif menulis surat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang 
menanyakan Abu Bashir, lalu diceritakanlah hadits ini. 


Bab: Syarat-syarat yang menyimpang dari Kitabullah tidak boleh dalam Mukatab 


n - Pa 4 15 5 99 
ENENGE AAN MA ON CAS DANA یی‎ SANGANG کر تاعا ی ع داله د‎ 
WAN اله عنما قات‎ Gae AE ga bê SA EA SAB بن عبد اله‎ JEN 


HAL 


G - A PA 2o A ر مر‎ 
A الله صا‎ AE EN IA K NG aba ea SIB يه وتشاطاق‎ 5 
الله‎ aj فَلْمَاجَاءَرَ‎ JEN NS : اهلكو‎ aha ENGGA Sal جر ير‎ 
LA fs UNA NU 2 ور کے کو ر اس كر اوج‎ NSA ع كر‎ P 
(PERAN ابَتَاعِيبَا فاعَتَقِيبَافَإِنْمَا الوَلا‎ AA gan Sal صَلِ‎ Cl ر ته ذلك قال‎ saka ga 
عب‎ 


Z Ha 


7 A . 2 xí a, اضر 2 مو‎ PET a a ر موس كم‎ Pa 
Sgi ii b اميش تر‎ JG JG ail عل‎ ka Ga رَس ول الله صل الله‎ 


BULE کاب افيس لهو إن‎ GI ALI 
2530. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
Yahya dari 'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata bahwa Barirah mendatanginya 
untuk meminta tolong kepadanya perihal penebusan dirinya kepada tuannya untuk 
kebebasannya. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kalau kamu mau aku akan berikan 
(uang pembesanmu) kepada tuanmu namun perwalianmu menjadi milikku". Ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, 'Aisyah radliallahu 'anha menceritakannya 
kepada Beliau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Belilah Barirah lalu bebaskanlah, 
karena perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya". Kemudian Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu bersabda: "Apa jadinya suatu kaum, 
jika mereka membuat persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah. Siapa yang membuat 
persyaratan yang tidak ada pada Kitab Allah, maka tidak ada (berlaku) baginya sekalipun dia 

membuat seratus persyaratan". 


2. 


من 


Bab: Mengajukan persyarat yang dibolehkan, pengecualian dalam ikrar 


ENES ناي هر‎ ANENG A PA ANAA Wg ies 
BAN احِدَامَنَ أَحْصَاهَا ككل‎ SSL تهون اما‎ SAS ls GIE Pe 


2531. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki 
sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Siapa yang menghitungnya 
(menjaganya) maka dia akan masuk surga". 


Bab: Syarat-syarat dalam wakaf 


LA 


ai iJbs PAGE AE KK AA WA et NG 


“dana AAA Alah: PENGEN رَضِيَ‎ Sen 


ابر 


ng Gan عدي‎ HAN ِب ماد قط‎ GAS KESAN YANG ساره فيا قال يارو‎ 
مولا يورت‎ AG BISA Ka NG ASIAN PELAN 
SAE IKAN EN AA ني الرَ قاب وف سبي ل‎ ig A a GAS 
Yu Jai Ben ma as 2533 مُكَمَوَ وَلِكَالَ‎ A alah 333 SANA L35 


2532. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Nafi' 
memberitakan kepadaku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab 
radliallahu 'anhu mendapat bagian lahan di Khaibar lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk meminta pendapat Beliau tentang tanah lahan tersebut dengan berkata: 
"Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar dimana aku tidak pernah 
mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Tuan perintahkan tentang 
tanah tersebut?" Maka Beliau berkata: "Jika kamu mau, kamu tahan (pelihara) 
pepohonannya lalu kamu dapat bershadaqah dengan (hasil buah) nya". Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhu berkata: "Maka 'Umar menshadaqahkannya dimana tidak dijualnya, tidak 
dihibahkan dan juga tidak diwariskan namun dia menshadaqahkannya untuk para faqir, 
kerabat, untuk membebaskan budak, fii sabilillah, ibnu sabil dan untuk menjamu tamu. Dan 
tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf 
(benar) dan untuk memberi makan orang lain bukan bermaksud menimbunnya. Perawi 
berkata; "Kemudian aku ceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin maka dia berkata: "ghoiru 
muta'atstsal maalan artinya tidak mengambil harta anak yatim untuk menggabungkannya 
dengan hartanya" 


A 


Kitab: Washiyat 
Bab: Bab: Wasiat dan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


PLEDE A 


ANG AUE A SANA AA D 
45 46 Pe aan siiagi 27 اد كيهو سَلَمقالمَا حامر يسس ل َي‎ 
و‎ Dogg sat E NDE a Eii AA 4 LAEN 


2533. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada haq seorang muslim yang mempunyai suatu barang 
yang akan diwasiatkannya, ia bermalam selama dua malam kecuali wasiatnya itu ditulis di 
sisinya". Hadits ini diikuti pula oleh Muhammad bin Muslim dari 'Amru dari Ibnu 'Umar dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


و 5“ 


Z < P‏ 2 ر هيم و ?34 - ر“ ?. ر 
KS JA ia HN SA‏ بنا ي بک ARIE‏ نم ويه الجعُفيٌ PESI‏ 


PSA rat AEE ETE‏ يَْبِنَتِ الْحَارِتْ قال 


A 


r 4 


NAN SI EAA KÊN Jas Nb aas naga AT مَاكرَكَرَسُولٌاشَهَصَلَ الله‎ 
TEA var Pa A ءوسلا‎ Lada 


2534. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Al Harits telah bercerita kepada kami Yahya 
bin Abi Bukair telah bercerita kepada kami Zuhair bin Mu'awiah Al Ju'fiy telah bercerita 
kepada kami Abu Ishag dari 'Amru bin Al Harits, saudara ipar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu saudara dari Juwairiyah binti Al harits berkata: Ketika meninggal dunia 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidak meninggalkan dirham, dinar, budak laki-laki 
maupun perempuan dan tidak meninggalkan sesuatupun kecuali baghol (hewan peranakan 
kuda dengan keledai) Beliau yang berwarna putih, senjata perang dan tanah yang Beliau 
jadikan sebagai shadagah. 


BAE ENG ah La AR kan حا امالك هوا‎ LA ah Tag 

N ورو ور ل و و م‎ 5 
ra SS SENI رَصَى‎ aaa ajang jawa 23331 

aa‏ قال و کی يكاب الله 


2535. Telah bercerita kepada kami Khollad bin Yahya telah bercerita kepada kami Malik, dia 
adalah putra Mighwal telah bercerita kepada kami Thalhah bin Mushorrif berkata: Aku 
bertanya kepada 'Abdullah bin Abi Aufaa radliallahu 'anhuma: "Apakah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah berwasiat?" Dia menjawab: "Tidak". Kemudian aku tanya lagi: "Lalu 
bagaimana berwasiat itu diwajibkan kepada manusia atau mereka diperintahkan supaya 
berwasiat?" Dia menjawab: "Beliau berwasiat dengan Kitab Allah". 


Kel JG AN اهم‎ NE SALE se GAES اا‎ 
is nan ALS Sya گان س کی‎ Ge EN 


- LA 
A A 


AAI 2 


2536. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin Zurarah telah mengabarkan kepada kami 
Isma'il dari Ibnu 'Aun dari Ibrahim dari Al Aswad berkata: "Orang-orang menyebutkan di 
hadapan 'Aisyah bahwa 'Ali radliallahu 'anhuma menerima wasiat (kekhalifahan) ". Maka dia 
bertanya: "Kapan Beliau memberi wasiat itu kepadanya padahal aku adalah orang yang 
selalu menyandarkan Beliau di dadaku" (saat menjelang wafat Beliau). Atau dia berkata: 
"berada dalam pangkuanku", dimana Beliau meminta air dalam wadah (terbuat dari 
tembaga) hingga Beliau jatuh dalam pangkuanku dan aku tidak sadar kalau Beliau sudah 
wafat. Jadi kapan Beliau memberi wasiat kepadanya". 


Bab: Meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya 


Z Z ok Z 
Pa - 
e wg 275 وم‎ ak AR E سے‎ 


e تراهم ڪن عار‎ ak EA NS saha 
التي هَاجرَ‎ SIS At 33 Bra AA Je Anas Jana 


A 


2 ےر‎ A 


LING bai GENG Ike NANG gan LA Aa TG BS ير‎ NGE 
Z ls San و‎ as A 07 ag 4 
MAR Keras MANIS 556 SSS كنية‎ SAN GENG JELAS 


Á AISI Adu BNN SENI Hoho 


NG 


KAN) SG 53 A parh 33 


2537. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'ad 
bin Ibrahim dari 'Amir bin Sa'ad dari Sa'ad bin Abi Wagosh radliallahu 'anhu berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam datang menjengukku (saat aku sakit) ketika aku berada di 
Makkah". Dia tidak suka bila meninggal dunia di negeri dimana dia sudah berhijrah darinya. 
Beliau bersabda: "Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra'". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, aku 
mau berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku". Beliau bersabda: "Jangan". Aku 
katakan: "Setengahnya" Beliau bersabda: "Jangan". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau 
bersabda: "Ya, sepertiganya dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu 
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan 
mereka dalam keadaan miskin lalu mengemis kepada manusia dengan menengadahkan 
tangan mereka. Sesungguhnya apa saja yang kamu keluarkan berupa nafkah sesungguhnya 
itu termasuk shadagah sekalipun satu suapan yang kamu masukkan ke dalam mulut istrimu. 
Dan semoga Allah mengangkatmu dimana Allah memberi manfaat kepada manusia melalui 
dirimu atau memberikan madharat orang-orang yang lainnya". Saat itu dia (Sa'ad) tidak 
memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan. 


X 


Bab: Memberi wasiat dengan sepertiga 


BELLA o A 02 no Z ka و‎ 2 A وهم وعم م‎ 253 ZA کے ور و‎ 259, 
Jean na هشا بن‎ Sala USS aa AS SAS 
4 ت‎ 2# IA 8 AiG 7 3 a y SK 
كُبيرٌ‎ NS EEN PIEN la AE ISI ASN AN S3 


2538. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'ad telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Kalau 
seandainya orang-orang itu mau mengurangi hingga seperempatnya, karena Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sepertiganya dan sepertiga itu banyak atau besar". 


NE NASA SAS‏ جم ENI AE BALAS USS‏ بن هاشم عَنعَامر 


IM 


Pang KAH AI PAES DIAN AM ل‎ E 


2 3, Wi A 2 2 gr Zy Pd gy #3 r ر‎ 
DAN NA EL ps BLS AH JANG a يرك عَلَ‎ NGA 
A ر‎ AA و ميجر‎ s , 7 
SE BIG كث أو كبير‎ ENENG NG کنو قلت‎ Laa اوش‎ 


وو ر سس شو 
بالثلث وَجَارَ SA‏ 
Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rohim telah bercerita kepada‏ .2539 
kami Zakariya' bin 'Adiy telah bercerita kepada kami Marwan dari Hasyim bin Hasyim dari‏ 
'Amir bin Sa'ad dari bapaknya radliallahu "anhu berkata: "Aku sakit lalu Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam menjengukku. Kemudian aku katakan: "Wahai Rasulullah, mohonkanlah‏ 
kepada Allah agar Dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir) ".‏ 
Maka Beliau bersabda: "Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan memberikan manfaat‏ 
kepada manusia melalui dirimu". Aku katakan: "Aku ingin berwasiat karena aku hanya‏ 
memiliki seorang anak perempuan". Aku katakan: "Aku ingin berwasiat dengan setengah‏ 
hartaku". Beliau bersabda: "Setengah itu banyak". Aku katakan lagi: "Sepertiganya". Beliau‏ 
bersabda: "Ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar". Dia (Sa'ad) berkata: "Maka‏ 
kemudian orang-orang berwasiat dengan sepertiga dan Beliau membolehkannya".‏ 


Bab: Perkataan orang yang memberi wasiat kepada orang yang menerima wasiat 


Lah la AA EN AE AA AE Nai SABAN 5 4) YU ANA 


bla aa lg Man قَاصِعَهدَ إلى‎ Se ES AI Par aula 5 


Lola Z 0<2 a? ANG 


AAL SAJA A3 Na كَامَعَا‎ Ubi 


AS OA‏ مَعَةمِنِي AG‏ 5 قب 


IIS SA رسو‎ EA ول عى فر‎ AA و‎ IA PAS 


PA 
ta LA 9 


1 a sgis 35231 PE KAN EA ڪه‎ Mg aa SAS 235 


UAN JAAN NGÊS pala sa a Sa هُوَلَكَ يَاعَبَدُة‎ da pané Lena 


ag‏ مَعََاحْتَحِبِي LA aga Wa‏ قي اله 


2540. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata: "Sesunguhnya 'Utbah bin Abi Wagosh telah berjanji kepada saudaranya Sa'ad bin 
Abi Wagosh bahwa anak dari walidah (budak perempuan) Zam'ah dariku maka ambillah". 
Ketika tahun penaklukan kota Makkah, Sa'ad mengambilnya. Saad berkata: "Dia adalah anak 
saudaraku yang telah berjanji kepadaku tentang anak ini". Maka 'Abdu bin Zam'ah berdiri 
seraya berkata: "Saudaraku dan anak dari budak perempuan bapakku dilahirkan di atas 
tempat tidurnya (dilahirkan dari hasil pernikahan yang sah dengan suaminya). Maka 
keduanya mengadukan perkara itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sa'ad 
berkata: "Wahai Rasulullah, dia adalah anak dari saudaraku yang telah berjanji kepadaku 
tentang anak ini". Kemudian 'Abdu bin Zam'ah berkata: "Saudaraku dan anak dari budak 
perempuan bapakku". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Dia itu menjadi 
milikmu wahai 'Abdu bin Zam'ah. Anak itu milik suami (yang menikah dengan sah) 
sedangkan untuk pezina baginya adalah batu (dirajam) ". Kemudian Beliau berkata kepada 
Saudah binti Zam'ah: "berhijablah (menutup diri) darinya" karena Beliau melihat adanya 
kemiripan anak tersebut dengan 'Utbah. Maka sejak itu pula ia tidak pernah melihat Saudah 
hingga meninggal". 


Bab: Jika orang yang sakit memberi isyarat dengan kepalanya dengan isyarat yang 
jelas 


3 LA 


MP3 SA BEN PERS نأب‎ 38 Ja NA 
27 - 2 و‎ £, KA A 4 AL 


حجر ين فقيل JA‏ بك افلا او AN IG‏ دياو مات برها فجي IE‏ 


shiti a a YO LAN ESA pi 
2541. Telah bercerita kepada kami Hassan bin Abi 'Abbad telah bercerita kepada kami 
Hammam dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa ada seorang Yahudi yang 
memukul kepala seorang budak perempuan dengan dua batu hingga bocor lalu ditanyakan 
kepadanya siapa yang melakukan ini, apakah si fulan atau si fulan hingga akhirnya disebut 
orang Yahudi tersebut dan budak wanita itu berisyarat dengan kepalanya mengangguk. 
Kemudian orang Yahudi itu dibawa namun dia mengelak hingga akhirnya mau mengakui. 


Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar membalas memukul kepala 
Yahudi itu dengan batu hingga bocor. 


Bab: Tidak ada wasiat untuk penerima waris 


AS 


TA اعدا َي‎ AMA ا ب يوشت نورا عن اجيج عن‎ 
: KN حط‎ Jk PNS BE AN Brp NENG 54 Luas 
7 4 A 0 -3 سم سس‎ r 7 222 13 PN Ot TEY 

TERE WEMAN gal) Jas SAN جد مهما‎ E PMA 


2542. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Wargo' dari Ibnu Abi Najih dari 
'Atha' dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, Dahulu harta warisan menjadi milik 
anak sedangkan wasiat hak kedua orangtua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini 
dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah subhanahu wata'ala menjadikan bagian 
warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orangtua 
masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk isttri seperdelapan atau seperempat 
sedangkan suami mendapat setengah atau seperempat. 


Bab: Sedekah saat meninggal 


5 


A سكو‎ NGIWA ییاو اہ‎ 
Penan ANG; BEKAL PSS V Sa حَدنْمًا‎ 


4 


SAS a کک‎ NA; 1 1 لدج‎ Eror 
14 ZA 4ر‎ ae A P 
a 55 is 


2543. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah dari Sufyan dari 'Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata: Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai 
Rasulullah, shadagah mana yang lebih utama?" Beliau menjawab: "Kamu bershadagah 
ketika kamu dalam keadaan sehat dan rakus, kamu berangan-angan jadi orang kaya dan 
takut menjadi faqir. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga ketika nyawamu 
berada di tenggorakannmu (kamu baru mau bershadagah), lalu kamu berkata untuk si fulan 
segini dan si fulan segini padahal harta itu telah menjadi milik si fulan". 


Bab: Firman Allah "Sesudah dipenuhi wasiat yang la buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutangnya" 


APE ll BUAS ak! SERA Pein AA Ab tera 


2 ta - TA 0 AG ZA2 سوہ‎ Tp و‎ 
HEF MA ap Ya 2 gada Ade NGENE KEM PPPA Ea 
HIS h AI 3 LK حَدَّتٌ‎ 
2544. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Daud Abu Ar Rabi' telah bercerita kepada 
kami Isma'il bin Ja'far telah bercerita kepada kami Nafi' bin Malik bin Abi 'Amir Abu Suhail 
dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: 'Tanda-tanda munafig ada tiga, yaitu: jika berbicara berdusta, jika diberi amanat 
khiyanat dan jika berjanji ingkar ". 


Bab: Takwil firman Allah "Sesudah dipenuhi wasiat yang la buat..." 


2 
3 4 
: 


ر ی وان AA PA‏ و 155 MING‏ 24 م 2 La cu,‏ م GAN‏ و nga‏ 
SAS‏ محمد ب يو سف حَدثتا الا Ke EP NE GEN‏ ب Hana‏ عرو ةب MN‏ 


g‏ م 
A 0 4‏ ووو A‏ 


کک بن حر ام ر ضی a NGAEN‏ ر سول اله AG ai pa Jo‏ 
PEN PSS‏ عنهقال Sya‏ للدوصل Jae‏ 3“ 3“ 
JUN ANAN‏ حَضِء Pp FE‏ فس بو رك لَهُفِيهوَمَنَأَحَدَّمْبِإِشََان 


AH ER SA MERA كلو‎ AN گان‎ Paan aok 
KAK re IG) NG PIN SNI MI, 


1 
- z LA 2 wi ig 
ja Mn ae 2S jai قبل‎ IBAN ea JUS 
. 4 - . 4 4 r 


A 


2. 


CE RA es aga Nah sakaki o AN Genah) 
Ala Sena Ar, Nay ola 


2545. Telah bercerita kepada kami Muhammad binYusuf telah bercerita kepada kami Al 
Auza'iy dari Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab dan 'Urwah bin Az Zubair bahwa Hakim bin 
Hizam radliallahu 'anhu berkata: Aku meminta sesuatu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu Beliau memberikannya kepadaku. Kemudian aku meminta lagi dan Beliau pun 
memberikan lagi lalu Beliau berkata kepadaku: "Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau 
lagi manis, maka barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya maka harta itu 
akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan maka harta 
itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan namun tidak pernah kenyang. 
Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah". Hakim berkata: Aku katakan: 
"Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak akan 
mengurangi hak seorangpun (untuk aku ambil) sepeninggal engkau hingga aku meninggalkan 
dunia ini". Suatu kali Abu Bakar pernah memanggil Hakim untuk memberikan sesuatu 
kepadanya namun dia menolak untuk menerima pemberiannya. Kemudian "Umar radliallahu 
'anhu juga pernah memanggil Hakim untuk memberikan sesuatu namun Hakim juga menolak 
untuk menerimanya. Maka 'Umar radliallahu "anhu berkata: "Aku bersaksi kepada kalian 
wahai kaum Muslimin tentang Hakim. Sungguh aku pernah menawarkan kepadanya haknya 
dari harta fa'iy (harta musuh tanpa peperangan) ini agar dia datang dan mengambilnya. 
Sungguh Hakim tidak pernah mengurangi hak seorangpun sepeninggal Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hingga dia -semoga Allah merahmatiny-, wafat". 


وء و دل A‏ 2 


SEAE PEES‏ عن لزه pe JAE‏ ا 


SEA NG KI aja : رسو لاله صل العا‎ 2 SEN رضي‎ Tatu 


a Pa مس‎ siog جلا‎ Nga Sg KUN pae 56 


Z 8 و‎ 5 7 Kg 4 و‎ 
مَالِسَيَدِوِرَاع وَمَسَتولْعَنْرَعِيتَهِقالَ‎ a ag 


سه و سم - 


a Jag, EN JR LS 


Cr 


2546. Telah bercerita kepada kami Bisyir bin Muhammad As-Sakhtiyaaniy telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy 
berkata telah bercerita kepadaku Salim dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin 
dan akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala negara) adalah 
pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam 
keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas keluarganya. 
Seorang istri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta 
pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu dalam urusan 
harta tuannya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas urusan 
tanggung jawabnya tersebut". Dia (Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma) berkata: "Aku menduga 
Beliau juga bersabda: "Dan seorang anak laki-laki adalah pemimpin dalam uruan harta 
bapaknya". 


Bab: Jika seseorang memberi wakaf atau wasiat kepada kerabatnya 


A 


AN SENA An Pes ál jó Ga وشت ر اماف غ‎ as ca 


3. 


Het FI ES Ns 4 GANGBANG Bas‏ طا افر 
رول b MULAN‏ بهو ني BE ME IN EÍ EN at‏ 
aa ea‏ نولم يتاي باتني هر باتني دعيو ANA‏ 

AB AA ala ALA SAN Ken PNS عشي‎ 3 Ih 


2547. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ishaq bin "Abdullah bin AbiThalhah bahwa dia mendengar Anas radliallahu 'anhu 
berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Abu Thalhah: "Aku berpendapat 
sebaiknya kamu berikan untuk kaum kerabat". Abu Thalhah berkata: "Aku akan 
melaksanakannya wahai Rasulullah". Maka Abu Thalhah membagikannya untuk kerabatnya 
dan anak-anak pamannya". Dan Ibnu 'Abbas radliallahu "anhu berkata: "Ketika turun OS asy- 
Syu'ara' ayat 214 yang artinya: ("Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang 
terdekat"), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru: "Wahai Bani Fihr, wahai Bani 
'Adiy", yaitu nama-nama suku Quraisy. Dan berkata Abu Hurairah radliallahu 'anhu: "Ketika 
turun OS asy-Syu'ara' ayat 214 yang artinya: ("Dan berilah peringatan kepada keluarga- 
keluargamu yang terdekat"), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru: "Wahai para 
kaum Quraisy". 


Bab: Apakah wanita dan anak masuk ke dalam kelompok kerabat 


EA و أو‎ ELAN han ANE PN GE BERAU PSA 


wa A 


D akn ÁV اللَمُحَنَهْقَالَكَامَرَسُو‎ 23353 PK 
2 z A As Z < 


GENEA لمحو اد‎ a IE بينَ)‎ NA : 25315 
وم 23 ا‎ AGENG Ang St, JIN bana Pia PIES, 


2, 6 مه‎ 2 D aa ohz 2,” 5 ر و‎ 2 
وَيَاقَاطِمَةُبِنتَ محمد‎ Wah CE aset NYANG gêng aa ERA YAA ya NE aéh 


24 


PEI NGANA iN Jai gah 


2548. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 
'Abdur Rahman bahwa Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri ketika turun turun OS asy-Syu'ara' ayat 214 yang artinya: ("Dan berilah 
peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat"), Beliau berseru: "Wahai Kaum 
Ouraisy" atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian karena aku tidak dapat membela 
kalian sedikitpun di hadapan Allah. Wahai Bani 'Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian 
sedikitpun di hadapan Allah. Wahai 'Abbas bin "Abdul Muthallib aku tidak dapat membela 
kamu sedikitpun di hadapan Allah. Wahai Shofiyah bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela 
kamu sedikitpun di hadapan Allah. Wahai Fathimah putri Muhammad, mintalah kepadaku 
apa yang kamu mau dari hartaku, sungguh aku tidak dapat membela kamu sedikitpun di 
hadapan Allah". Hadits ini ditelusuri oleh Ashbagh dari Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu 
Syihab. 


Bab: Apakah pemberi wakaf boleh memanfaarkan (barang) wakaf 


ANE صل‎ ENI رضي‎ ESEK عَوَ‎ PSA pan gan SAS 
WS MAA NG IN NG GANG sn GIS ر‎ Bas 


2549. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'ad telah bercerita kepada kami Abu 
'Awanah dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melihat seseorang sedang menggiring untanya, maka Beliau berkata: "Kendarailah unta itu". 
Orang itu menjawab: "Wahai Rasulullah, unta ini untuk gurban". Maka Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam mengulangi perintahnya untuk yang ketiga kalinya atau keempat: 
"Kendarailah unta itu, celaka kamu ini". 


- و‎ LA 4 Z A Z 
ر او کر و ع 7 25 ع و‎ 


ANG gen 56 Nan KN بي هر يَرَهَرَضي‎ o Pa عن‎ Mas A 

AT Z A, ل قم‎ GA Ga 7070 وم‎ 

MG IKE NG aas ل اله‎ AIS NIES Ya AN AA Ae 
BU ag 


2550. Telah bercerita kepada kami Isma'il telah bercerita kepada kami Malik dari Abu Az 
Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat seseorang sedang menggiring untanya, maka Beliau berkata: "Kendarailah 
unta itu". Orang itu menjawab: "Wahai Rasulullah, unta ini untuk qurban". Maka Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam mengulangi: "Kendarailah unta itu, celaka kamu ini". pada 
perintah Beliau yang kedua kalinya atau yang ketiga. 


Bab: Seseorang yang mengatakan "Tanahku atau kebunku sedekah untuk Allah dan 
pahalanya untuk ibuku" 


15 Kee AN AG Ta TEA MEA 33 SRG, دينسلا‎ Pb Ta 
“22 6 > A ووو ار 2 ور‎ LG e ا‎ AN NG رع‎ 
Ge امهو هو‎ jaa ضِي‎ ga 255e mu قول أنْبَأنًاا‎ 


25 


EMENTAS LAN PENS a 0 AS 
انىد 2ا‎ ee jaw 


2551. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami 
Makhlad bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata telah bercerita 
kepadaku Ya'laa bahwa dia mendengar 'Ikrimah berkata: telah memberitakan kepada kami 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Sa'ad bin 'Ubadah radliallahu "anhu ibunya 
meninggal dunia saat dia tidak ada disisinya. Kemudian dia berkata: "Wahai Rasulullah, ibuku 
meninggal dunia saat aku tidak ada. Apakah akan bermanfaat baginya bila aku 
menshadagahkan sesuatu?" Beliau bersabda: "Ya". Dia berkata: "Aku bersaksi kepada Tuan 
bahwa kebunku yang penuh dengan bebuahannya ini aku shadagahkan atas (nama) nya". 


Bab: Jika seseorang sedekah atau memberi wakaf dengan sebagian hartanya atau 
sebagian budaknya 


کدنا یحی ور AE‏ سي اا لي 224 Wae‏ 
Laa E BAE ER‏ ْب بن مَالِكِرَضِي الل gega aa‏ 


BA IE LÁ AAA esdi DE “Ai 


4 
ak 0 ng Aga ag 187 z 


2552. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab berkata telah bercerita kepadaku 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 


Ka'ab bahwa 'Abdullah bin Ka'ab berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik radliallahu 'anhu, 
Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk melaksanakan taubatu aku 
berkehendak mengeluarkan seluruh hartaku sebagai shadagah di jalan Allah dan Rosul-Nya 
shallallahu 'alaihi wasallam". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Simpanlah 
sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu". Aku berkata lagi: "Sesungguhnya aku 
menyimpan hartaku yaitu bagianku yang ada di tanah Khaibar". 


Bab: Firman Allah "dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat..." 


5 


gr وام‎ 7 ap 2 2 و چ‎ z م6 ع و‎ PA Tr 75 Pan 0 < AR PEA 

EEG a aa mela 
2 A 2 3G 

MA EL seba Ios RE KSS AA رَضِيَ‎ 


VI Fs ALI PENAK AYNI PABEN ZŠ PISA 


2 ےم‎ 
أن أْعَطِيَكَ‎ SUN 
2553. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Fadhl Abu an-Nu'man telah bercerita 
kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: "Sesungguhnya ada orang-orang yang menganggap bahwa ayat ini telah 
dihapus. Namun demi Allah, ayat itu tidak dihapus hanya saja ayat itu telah diremehkan 
manusia, yaitu dua orang wali. Yang pertama tentang wali yang meninggalkan warisan, 
itulah yang memberikan rizki. Dan yang kedua seorang wali yang tidak meninggalkan 
warisan, itulah yang berkata dengan kebaikan, dimana ia berkata: "Aku tidak memiliki 
sesuatu untuk diberikan kepadamu". 


Bab: Sesuatu yang dianjurkan untuk seseorang yang meninggal dengan tiba-tiba 
agar mereka bersedekah untuknya atau melaksanakan nadzarnya 


TEA ga AN نا ريوع عا‎ Sena JG Jaa Kuta 


24727 NABA 2 TN Na < 2 Ar Ac ور و رر‎ IANS 
NGA تَصدقت فاد‎ SB اوأر‎ A 6 اله‎ AB lal صل‎ AN 


P 


IM 
ADA D 


GAS AS 
2554. Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari 
Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ada seorang laki-laki 
yang berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal 
dunia secara mendadak dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan 
bershadagah. Apakah aku boleh bershadagah atas namanya?" Beliau menjawab: "Ya 
bershodagolah atasnya". 


mena AE ACK A Sa 
í 3 | 6 TP 8 A 2 g ودر‎ fu 
م‎ ANG das Ata الله‎ Jo ANI yn, SA AY LAN go Ea سعد‎ SNG KAN 


2 


K aal I SL AA 23 


2555. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
bahwa Sa'ad bin 'Ubadah radliallahu "anhu meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, katanya: "Sesunguhnya ibuku meninggal dunia sedangkan dia punya nadzar 
(yang belum ditunaikan) ". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah nadzarnya"'. 


£ 


1 


Bab: Persaksian dalam wakaf dan sedekah 


baha angan ma nd 5 لد‎ 1 


KA 0 AN «AS ARAH KAPIP AEA A‏ موي و ر 
توفيَتٌ 7 Jaa a sané GANGBANG si‏ يار ولا DERS salah‏ 


fe- AK 21 SEA z4 BILANA CAN222 و‎ 25 Pei Kiks | وم‎ 
BIS قان أشهدك أنَحَايطِيَا ذخ‎ BSE BASA AS x E 
d pa ورک‎ 0 s J IN J Penama 0 OA WAS SS, 


“ 
AL 


2556. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, dia berkata telah 
bercerita kepadaku Ya'laa bahwa dia mendengar 'Ikrimah. Maula Ibnu 'Abbas berkata telah 
memberitakan kepada kami Ibnu 'Abbas bahwa Sa'ad bin 'Ubadah radliallahu 'anhum, 
saudara dari Bani Sa'idah, bahwa ibunya telah meninggal dunia lalu dia datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku 
meninggal dunia sedang saat itu aku tidak ada di sisinya. Apakah akan bermanfaat baginya 
bila aku menshadagahkan sesuatu untuknya?" Beliau bersabda: "Ya". Dia berkata: "Aku 
bersaksi kepada Tuan bahwa kebunku yang penuh dengan bebuahannya ini aku 
shadagahkan atas (nama) nya". 


Bab: Firman Allah "Dan berikanlkah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh 
harta mereka..." 


ETS 9 CN 13891235 JS BE EA AS Kiou PISA 


NA JA A HÉ Na LL PS6 اف الْيَتَامَى‎ ping PEN 
ANE ياو‎ daa a AS ف جما ماو ما‎ LE AS 


5 


4 ا‎ P 
AENG EK N Aá Kalian SA jasa SI) 


P 


AN EN ISS FEE 5) IE PAN BEAN ALAN SANA 


Z 
Pa z 


A 5 PA ALA اه‎ en ea Pe Ben apa 2 

ALAN BG (ea uk‏ كات دات جَمَالِوَمَالِرَغِْبُوافْنْكاحِهَا 
z rE‏ 7 , 7 ره 1 G‏ م 2 A‏ 

ولم يقو PJU JL gi AEE BANES GÉ‏ كوهًا 

U AL ADE A السا قال قکما ی کو‎ AKA A 


2 3 


و A‏ مان “او بز 0 7 7 
a a‏ الأَوَقمِنَالصَّدَاقَوَيُعَطوهَاحَقَهَا 


2557. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata 'Urwah bin Az Zubair bercerita bahwa dia pernah bertanya kepada 
'Aisyah radliallahu 'anha tentaang firman Allah OS an-Nisaa' ayat 3 yang artinya: (Dan jika 
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim 
(bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ...). 
'Aisyah menjawab: "Yang dimaksud ayat itu adalah seorang anak perempuan yatim yang 
berada pada asuhan walinya, lalu walinya itu tertarik dengan kecantikan dan hartanya dan 
berhasrat untuk mengawininya namun memberikan haknya lebih rendah dari yang biasa 
diberikan kepada istri-istrinya sebelumnya maka mereka dilarang menikahinya kecuali bila 
mereka dapat berlaku adil kepada mereka, dan mereka diperintahkan untuk menikahi 
wanita-wanita lain selain mereka". 'Aisyah berkata: "Kemudian orang-orang meminta fatwa 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam setelah itu, maka Allah 'azza wajalla 
menurunkan firman-Nya OS an-Nisaa' ayat 126 yang artinya (dan mereka meminta fatwa 
kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: Allah akan memberikan fatwa kepada kalian 
tentang mereka..) 'Aisyah berkata: "Maka Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa seorang 
anak yatim perempuan jika memiliki kecantikan dan harta lalu walinya berhasrat 
menikahinya namun tidak memberikan haknya dengan melengkapi mahar sebagaimana 
semestinya. Namun bila anak yatim perempuan itu tidak memiliki harta dan kecantikan 
mereka meninggalkannya dan mencari wanita selain mereka". Beliau bersabda: 
"Sebagaimana mereka tidak menyukainya disebabkan sedikit hartanya dan tidak cantik lalu 
meninggalkannya maka mereka juga tidak boleh menikahinya saat tertarik kecuali bila 
mereka dapat berlaku adil kepadanya dengan menunaikan maharnya secara wajar serta 
memberikan hak-haknya". 


Bab: Firman Allah "Dan ujilah anak-anak yatim itu hingga sampai mereka cukup 
umur untuk kawin..." 


z7? Z 
ر وا مدو‎ 22 Ana? ےو ر و ا ع يام‎ NA A وم‎ ME 
Z ri Pa 


data Sa PA Ge BP - 27 2af 2 Lb جل‎ AG سر ر ر ا و‎ 5 
JESE Gel PALA اله صل‎ ga NE JEN Jan Gawa jab Lag PAN ابْنِعَمَرَرَضِيَ‎ 


A 


م 2 > 
c A‏ عر ر ت 


D 2 Para 2 2 BAN اس اس‎ > NA KS forgé ار‎ 
AGAN NS SE يَارَسُولَ الله ني اسَتَقَدَت مالاو هو‎ yas JB ُتْمَعْوَ كَانَسَخَلا‎ 


PERAK LAN, Ta - کک‎ £ AN GG LAN AA مز‎ py TAK ا‎ A فقا ال‎ 
E 2 A z A 2 
يو ر ٿو لحن ينفق تمر ه‎ ID » ar res تصَدق بِاصّلِهِ‎ ada pale ل التبيّ صلى الله‎ 


SAS AAN aaa AS na GAS‏ الصَّيْفِوَابْنِالسَّبِيلِوَاذِي 
adêg ANG GAN‏ 3 وليه انيا كلمن AA Abah BAR MATA‏ لبه 


LIA 


2558. Telah bercerita kepada kami Harun bin Al Asy'ats telah bercerita kepada kami Abu 
Sa'id, maula Bani Hasyim telah bercerita kepada kami Shokhr bin Juwairiyah dari Nafi' dari 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar radliallahu 'anhu menshadagahkan hartanya 
pada masa Rasululloh shallallahu 'alaihi wasallam dimana hartanya itu dinamakan Tsamagh 
yakni kebun kurma. 'Umar berkata: "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan bagian harta dan 
harta itu menjadi yang paling berharga bagiku dan aku ingin menshadagahkannya". Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Shadagahkanlah dengan pepohonannya dan 
jangan kamu jual juga jangan dihibahkan dan jangan pula diwariskan akan tetapi ambillah 
buah-buahannya sehingga dengan begitu kamu dapat bershadagah dengannya". Maka 
'Umar menshadagahkannya dimana tidak dijualnya, tidak dihibahkan dan juga tidak 
diwariskan namun dia menshadagahkan hartanya itu untuk fii sabilillah (di jalan Allah), untuk 
membebaskan budak, orang-orang miskin, untuk menjamu tamu, ibnu sabil dan kerabat.. 
Dan tidak dosa bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang 
ma'ruf (benar) dan untuk memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud 
menimbunnya. 


راع ba ln SIA AAS LAN‏ اهرضي AS GEN‏ مر کا 
A WIT KAMB UH‏ مَنَّ E RN NG Wara‏ 
SAI aa AH NAHH‏ 


s 
A 


2559. Telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha tentang firman Allah 
Subhanahu wa Ta'ala dalam QS an-Nisaa' ayat; 6, yang artinya ("Dan barang siapa (di antara 
pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim 
itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut"), 
dia berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang yang memelihara anak yatim lalu 
ingin mengambil harta anak yatim tersebut apabila membutuhkannya sesuai dengan jumlah 
hartanya secara ma'ruf (yang patut). 


Bab: Firman Allah "Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara 
zhalim..." 


e 


a 0 Lal 27 2 ako ده‎ os س و و‎ 35673 


A 


iok GAN A, perna 217A TNT و‎ ESA a AN 


GA A 


SAB JA WENG AI EN 3 a ALA ENTER AI 3 
تالْمُومتات الْعَافلات‎ CASN GS 33 | SA Ju 


2560. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata telah bercerita 
kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid Al Madaniy dari Abu 'Al Ghoits dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh 
perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau 
bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali 
dengan hag, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan 
menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina". 


Bab: Memperbantukan anak yatim dalam perjalanan 


4 GA? 3G 


p NASA S3 NÉ HA gin Si‏ رضي اَذَه 
قَدِمرَسُو AKCEN EERE E Kas Ia saii PA NAN‏ بُو de‏ رَسُولٍ 
ale pe‏ قال NA AN‏ كيش ENGKAU‏ 
T JSI es‏ شتفت هذا فكذا و کیرک اتان هنا مكنا 


2561. Telah bercerita kepada kami Ya'gub bin Ibrahim bin Katsir telah bercerita kepada kami 
Ibnu 'Ulayyah telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas radliallahu 'anhu berkata, 
Saat tiba di Madinah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidak mempunyai pembantu lalu 
Abu Thalhah menggandeng tanganku untuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas ini adalah seorang anak yang cerdas 
dan dia siap melayani Tuan". Maka aku melayani Beliau baik saat bepergian maupun mugim 
(tinggal), dan Beliau tidak pernah berkata kepadaku terhadap apa yang aku lakukan,: 
"Kenapa kamu berbuat begini begitu" dan tidak pernah juga mengatakan terhadap sesuatu 
yang tidak aku lakukan,: "Kenapa kamu tidak berbuat begini begitu". 


Bab: Jika seseorang mewakafkan tanah namun tidak menjelaskan batas-batasnya 


Z 


ی الو اواو تب و 3 او ماو عزو A‏ وا PACARAN‏ و 
AS‏ ماك عن سحا ن عبد الوب أي Pe ANA b‏ 


IM 


BEA NA Jita Bekal (Ab SNG) BELA 


É De 


pub Si en on Iga AE IS SANGE Gama 
TAHAN Ml Beng ga LA | Ad ga w Azn 
طَلْحَدَقَقَالَيَارَسُولَالَهإَِللَه يول ىتالو اال‎ KA A AN ISSI 


-4a - 4 Pn 2.‏ 55 ا 4 ر KAWA‏ 
حى ai‏ لاڪ آمو الي ٳ لبي AE‏ ڄا صد هه ر جو PI‏ 


و 


SAY BUSA AAA sa NI aas 


y 


A Pd 


5 . KAKAL aa TAAT عو‎ 
ALE Bana NG anih pega ذلك يَارَسُو ل اله‎ Jaba b قال أب‎ 


A 
Â 1 22 L 22282 رر 2ر‎ A هه سو وو‎ LAA 


2562. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishag bin 
'Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin malik radliallahu 'anhu berkata: 
Abu Thalhah adalah orang yang paling banyak hartanya dari kalangan Anshor di kota 
Madinah berupa kebun pohon kurma dan harta benda yang paling dicintainya adalah 
Bairuha' (sumur yang ada di kebun itu) yang menghadap ke masjid dan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sering mamasuki kebun itu dan meminum airnya yang baik tersebut. 
Berkata Anas: Ketika turun firman Allah Ta'ala OS Alu 'Imran: 92 yang artinya: ("Kamu sekali- 
kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan 
sehahagian harta yang kamu cintai"), Abu Thalhah mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: 
("Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai"), dan sesungguhnya harta yang paling aku 
cintai adalah Bairuha' itu dan sekarang dia menjadi shadagah di jalan Allah dan aku berharap 
kebaikannya dan sebagai simpanan pahala di sisi-Nya, maka ambillah wahai Rasulullah 
sebagaimana petunjuk Allah kepada Tuan". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: Wah, inilah harta yang menguntungkan, atau harta yang pahalanya mengalir 
terus. Pada kalimat ini Abu Salamah ragu. Sungguh aku sudah mendengar apa yang kamu 
katakan dan aku berpendapat sebaiknya kamu shadagahkan buat kerabatmu". Maka Abu 
Thalhah berkata: "Aku akan laksanakan wahai Rosululloloh". Lalu Abu Thalhah 
membagikannya untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya". Dan berkata Isma'il dan 
'Abdullah bin Yusuf dan Yahya bin Yahya dari Malik: "(Inilah harta yang pahalanya) mengalir 
terus". 


KA 26 ی‎ 


sier NNE 
سدم إو‎ sall SA AIN ÉN sÉ lia Meterai 


A 


WL nta UNI 3G مِخْرَ‎ JONG MILIA ATTA 


2563. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rohim telah mengabarkan 
kepada kami Rouh bin 'Ubadah telah bercerita kepada kami Zakariya' bin Ishaq berkata telah 
bercerita kepadaku 'Amru bin Dinar dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu; Bahwa 
ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang ibunya telah 
meninggal dunia: "Apakah dapat bermanfaat baginya bila aku bershadaqah atas namanya?" 
Beliau bersabda: "Ya". Lalu laki-laki itu berkata: "Sesungguhnya aku memiliki kebun yang 
penuh dengan bebuahannya dan aku bersaksi kepada Tuan bahwa aku menshadaqahkan 
kebun itu atas namanya". 


2. gay 4 AF 24 Ga 
قَالحَددْنِيعَمَرُو‎ ob Ga a4 E esis ng 356 افد‎ 


Bab: Jika satu jamaah mewakafkan tanah milik bersama 


As 159 35 -A 159‏ چ 0 25 7 KA‏ ا 2 (aan -7 Ga‏ عله 
Sa an ES‏ حد تتا AE WANG NGÊS JAS‏ اله عه قا AN AAA KAN‏ 


A 


Z NG ALAZ DN Tay‏ 3 عر 2 WA‏ ور 
idas‏ لازي a A JAN‏ بالگ ما لىم 


Ad 


2564. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits dari 
Abu At-Tayyah dari Anas radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan untuk membangun masjid (Nabawiy) lalu berkata: "Wahai Bani an-Najjar, 
tentukanlah harganya (juallah) kepadaku kebun-kebun kalian ini". Mereka berkata: "Demi 
Allah, kami tidak membutuhkan uangnya kecuali kami berikan untuk Allah". 


Bab: Bagaimana menulis akad wakaf 


TEE nn 264 ea AAA Za AA ara 
2 PA < Lan, £ G Z Tg 0 2 A 
CR ب مَالاقط‎ ANE: LAPAN ratapan MA US PE WA 


Vote YEL A PETE PEER a 5 Ba basa 


AR 7 م ® کو عام‎ - PP ZAR TA - A 
BENING ANA J3 SENI AN el AN AN 


مَن و لهاان يا كل بِالْمَعْمُو Sak Ma TS‏ مُكَمَوَلٍ فيه r‏ 


2565. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' 
telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi" dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata: "Umar mendapatkan harta berupa tanah di Khaibar lalu dia menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Aku mendapatkan harta dan belum pernah aku 
mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Bagaimana Tuan memerintahkan aku 
tentangnya?" Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu pelihara pohon-pohoinnya lalu kamu 
shadagahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadagahkannya, dimana tidak dijual 
pepohonannya tidak juga dihibahkannya dan juga tidak diwariskannya, (namun dia 
menshadagahkan hartanya itu) untuk para fakir, kerabat,. untuk membebaskan budak, fii 
sabilillah (di jalan Allah), untuk menjamu tamu dan ibnu sabil. Dan tidak dosa bagi orang 
yang mengurusnya untuk memakan darinya dengan cara yang ma'ruf (benar) dan untuk 
memberi makan teman-temannya asal bukan untuk maksud menimbunnya. 


Bab: Wakaf untuk orang kaya, fakir dan lemah 


ص .= 
A 4‏ ا ل MAA‏ 200 
: 


G KE جَدَمَالا‎ EL KEM رَضِيَ‎ EN AS ِمِعَنّ ابن‎ NAS pa PSA 


2 OX 


Ge‏ و دم 


SIA AN Gel AA Ikan GA LINE JAS Gal AA LEAN 
HAN ىو‎ AN 


2566. Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim telah bercerita kepada kami Abu 'Aun dari 
Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa 'Umar radliallahu 'anhuma mendapatkan harta di Khaibar lalu 
dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengabarkannya. Maka Beliau berkata: 
"Jika kamu mau, kamu shadagahkan (hasil) nya". Maka 'Umar menshadagahkannya untuk 
para fakir dan miskin, kerabat dan untuk menjamu tamu. 


Bab: Mewakafkan tanah untuk masjid 


Seal اذش د‎ SE ÉN Angie SIS JEANS o 
NG KESAS Aahe gak A لَمُعَنَهُلَمَاقَدِمَرَسُو‎ 


A 


AI SALES NI JELAS abang yaa 


2567. Telah bercerita kepada kami Ishag telah bercerita kepada kami 'Abdush Shomad 
berkata aku mendengar bapakku telah bercerita kepada kami Abu at-Tayyah berkata telah 
bercerita kepadaku Anas bin Malik radliallahu 'anhu; Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tiba di Madinah, Beliau memerintahkan untuk membangun masjid (Nabawiy) lalu berkata: 
"Wahai Bani an-Najjar, tentukanlah harganya (juallah) kepadaku kebun-kebun kalian ini". 
Mereka berkata: "Demi Allah, kami tidak membutuhkan uangnya akan tetapi kami berikan 
untuk Allah". 


Bab: Mewakafkan hewan tunggangan, kuda, barang dangangan dan harta benda 


Pa A 45 


MAN PA ASN AN 
PA Per j SEA saii عله‎ Ag MA غَطا‎ NANA ANNA, 


A 


EEE GEN JÊG ANG 6 A KAN o AE PRE LAS 


NE 


“ 


PA 
داشت‎ 


2568. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya telah 
bercerita kepada kami 'Ubaidullah berkata telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar membawa kudanya yang biasa dipergunakan berperang di 
jalan Allah yang diberikan oleh Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam untuk diberikannya 
kepada seseorang. Kemudian dikabarkan kepada 'Umar bahwa kuda yang dishadagahkannya 
itu telah dijual. Maka dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam untuk 
membelinya kembali. Maka Beliau bersabda: "Jangan kamu beli dan jangan kamu 
mengambil kembali shadagahmu". 


Bab: Nafkah orang yang mengurus wakaf 


shan ور‎ A 4 2472F 7 r ر يم ماو‎ 
NGANAH ina bêg PENGEN ON Ag A SS pe عد اله‎ SAS 


A 


سول اله صل اميه وسم تاللا ES UBIN an 3 AL‏ ددم Paan‏ 


read 


CN 


5. 


302 s lE pa 


2569. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Warisanku tidaklah dibagi-bagi baik berupa dinar 


maupun dirham. Apa yang aku tinggalkan selain berupa nafkah buat istri-istriku dan para 
pekerjaku, semuanya adalah sebagai shadagah". 


KAN 


TEA رضي‎ AE ب عَن تاي عن‎ ALE NAN Uang 7 TA 5 
Jugy zA Pa PETA ISIS 33 La Kelasa 


2570. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Hammad 
dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar memberi persyaratan 
pada harta yang diwagafkannya yaitu pengurusnya boleh memakannya, boleh juga memberi 
makan temannya dan tidak untuk menimbun harta". 


Lam 


Bab: Jika orang yang memberi wakaf berkata "Kami tidak meminta harganya 
kecuali kepada Allah..." 


IM 


ank‏ کے Tag 0 r‏ ےر ر ا و KAB‏ ور ع كو 
aa SS‏ دد SAKE SAS‏ ار ثعَنا NE Gae Se WENG‏ صلی KEN‏ 
A IE 2? AN MIs - £ 133 Pada‏ 
وَسَلَمْيَابَنِي sab JEN‏ ني بحا بط ڪځ قال و الا تطلب WAWL‏ 


2571. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits dari 
Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai Bani An-Najjar, tentukanlah harganya (juallah) kepadaku kebun-kebun 
kalian ini". Mereka berkata: "Kami tidak membutuhkan uangnya akan tetapi kami berikan 
untuk Allah". 


Bab: Firman Allah "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menghadapi 
kematian..." 


SELAI ALE SME SAE AE و قال لی‎ 


Kaban KN Epen KE dmna JA 


Z 
A 4 


DAA yaa ار‎ KUŚ SiB بام لم‎ dp بِبَدَاءِكَمَاتَ السَّهُمِيٌ بأَر د‎ a Esg g 


BEAN ISS SAE 223 seji PEN Peri Far Bera Kaka 
SARANAN MEN lebak) TA Ipa 
SAKA موا شه اة يڪم إِدَاحَضَرَ‎ ofiri iiig) 


2572. Dan berkata krpadaku 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Yahya bin Adam 
telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Za'idah dari Muhammad bin Abi Al Qosim dari 'Abdul 
Malik bin Sa'id bin Jubair dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Ada 
seorang dari Bani Sahmi pergi keluar bersama Tamim ad-Dariy dan 'Addi bin Badda'. 
Kemudian lelaki suku Bani Sahmi itu meninggal dunia di daerah yang penduduknya tidak ada 
seorang Muslim pun. Ketika keduanya tiba kembali dengan membawa harta peninggalannya, 
keluarganya merasa kehilangan bejana perak yang bergaris emas, lalu Rasulullah Shallallhu 


'Alaihi Wasallam menyumpah keduanya. Pada kemudian hari bejana itu ditemukan di 
Makkah. Mereka berkata: "Kami telah membelinya dari Tamim dan Adi". Lalu berdirilah dua 
orang dari wali Bani Sahmi dan bersumpah: "Persaksian kami lebih benar dari pada 
persaksian mereka berdua, dan bejana itu adalah milik sahabat mereka". Ia (Ibnu 'Abbas) 
berkata: "Dan tentang mereka itulah ayat OS Al Ma'idah 106 turun, yang artinya: ("Wahai 
orang-orang beriman bersaksilah kalian ketika salah seorang dari kalian meninggal"). 


Bab: Penerima wasiat membayarkan hutang mayit tanpa memberitahukan pihak 
ahli waris 


LA 


ASUS san و 0 ص‎ RAW 9 رو متو > ميو‎ 242 2$ 22 zA A 
JE مُعَاويَدَعَنَّفْرَ اس‎ SIN بَنْيَعْقَوبَعَنَهُحَدَتْمَا‎ IBAN Pp اد‎ 


a ار‎ SA a | و رودو 0 چ‎ 2 
a ERE é á 7 جاب ر بن‎ Sa 
eT AN AN EN Kn حَصَرَ‎ 31 3 
A 


ABER LNG َر ك عليه دیا شياو‎ Ean ieies EA 


Pen aan 


AAA TERI SAH WAMA HAYAT Sena as (Sea 
ISA Ad SA ENG 3 KANAN a 


rap LA 


KAT ZA A A0 de < ZA 
3 Az HI al ETS Sea EN SI D 


E we 


aya لاا وہ‎ A F عله‎ aké SA KJ ENI Sasa 


227 
d 


4 و ر‎ Se 
قال‎ ana 


PANE 


LALA E AA A 2 76و‎ ME 
SIANG WE) ي‎ sab Aa , 


2573. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sabig atau Al Fadhal bin Ya'gub darinya 
telah bercerita kepada kami Syaiban Abu Mu'awiyah dari Firas berkata: asy-Sya'biy berkata 
telah bercerita kepadaku Jabir bin “Abdullah Al Anshoriy radliallahu 'anhuma bahwa 
bapaknya mati sebagai syahid pada perang Uhud dan meninggalkan enam anak perempuan 
serta hutang. Ketika tiba musim panen buah kurma aku menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu aku katakan: "Wahai Rasulullah, sungguh Tuan telah mengetahui bahwa 
bapakku telah mati syahid pada perang Uhud dan dia meninggalkan hutang yang sangat 
banyak dan aku suka bila para piutang dapat melihat Tuan. Maka Beliau bersabda: "Pegilah 
kamu ke kebunmu dan pisahkanlah masing-masing kurma jenis sesuai jenisnya". Maka aku 
kerjakan lalu aku memanggil Beliau. Ketika mereka melihat Beliau, mereka segera saja 
mendesakku untuk melunasi hutang pada saat itu juga. Tatkala Beliau melihat apa yang 
mereka kerjakan, Belia mengelilingi salah satu tempat menebah kurma yang paling besar 
sebanyak tida kali kemudian duduk di dekatnya lalu berkata: "Panggillah sahabat- 
sahabatmu". Dan Beliau terus saja menimbang kurma untuk mereka higga akhirnya Allah 
(dengan izin-Nya) menyelesaikan amanah bapakku dan demi Allah telah ridha dengan 
terlunaskannya amanah bapakku dan aku pulang kepada saudara-saudara perempuanku 
tidak membawa sebutir buah kurma pun. Dan demi Allah, tempat menebah kurma masih 


utuh seperti sebelumnya seolah tidak berkurang satu butirpun buah kurmanya". Berkata 
Abu 'Abdullah Al Bukhariy: "ughruu bii artinya hiijuw bii (timbul/spontan) sepereti firman 
Allah "fa aghrainaa bainahul 'adaawata wal baghdhao' (Maka kami tibmbulkan diantara 


mereka permusuhan dan kebencian) 


Kitab: Jihad dan penjelajahan 


Bab: Keutamaan jihad 


IM 


NABI MERE gka NANA ga ae jasa NEG, KE LAN SAS 
a وخر‎ BR AI الشَيَبان قال قال‎ SN 


A 00 4 


PE BU AKA JE Maja PNP LA rata 
SN EA َو‎ aka sala rar Bn Jaa ANIES 


2574. Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin Shobbah telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Sabiq telah bercerita kepada kami Malik bin Mighwal berkata, aku 
mendengar Al Walid bin Al 'Ayzar menyebutkan dari Abu 'Amru Asy Syaibaniy berkata 
'Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, aku katakan: "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling utama?" Beliau 
menjawab: "Sholat pada waktunya". Kemudian aku tanyakan lagi: " Kemudian apa?" Beliau 
menjawab: "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua". Lalu aku tanyakan lagi: "Kemudian 
apa lagi?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah". Maka aku berhenti menyakannya lagi 
kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Seandainya aku tambah terus pertanyaan, 
Beliau pasti akan menambah jawabannya kepadaku". 


yea a ASI AA NS da PAS SA عبد اله‎ He SHALA 
< ود‎ an PIN Tua LALU AA nan Ge Mg 2 
ساملا هجر بعد القت‎ ya اله‎ ISA قال 5 سول‎ JG ALLAH Pei Au 


f 
274و‎ 222 5 < PEZA -Â 7 0 
LA PERAN نيه و إذا‎ pn ولڪ ن‎ 


2575. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Yahya bin 
Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan berkata telah bercerita kepadaku Manshur dari 
Mujahid dari Thowus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan (Makkah) akan tetapi 
yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan berangkat berjihad, 
berangkatlah". 


r 


ad دَعَنعَايِمَّةَبِئَتِ طَلْحَةَّعَنَعَايسَةَ‎ BEN SAG A E 
SA IS IKAT العمل‎ Isis Sa BMI Ae MA 
مروز‎ 


2576. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Khalid telah 
bercerita kepada kami Habib bin Abu 'Amrah dari 'Aisyah binti Thalhah dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, engkau telah menjelaskan bahwa 


jihad adalah amal yang paling utama. Apakah kami boleh berjihad?" Beliau bersabda: "Tidak. 
Tetapi jihad yang paling utama (buat kaum wanita) adalah haji mabrur". 


a 


ah NGANGEN : محمد‎ NGAGAS ÉS HANG y pitsi إِسَحَاوَ‎ Terra 


- رخ اضر 
A egra a ae‏ 


2 í - 2 27 4 Pd < کر‎ aa 
ma aké NAN 20 أَنَذكْوَانَحَدَثْهُأنَأبَاهِرَيَرَهَرَضِيَاللَهَعَنَهْحَذَتَهْقَالَجَاءَ‎ 


قال ني عل عَمَل يَعْدِلَالْجِهَاءكَالَكا أَجِدْهْكَالَهَلْتَسَتَطِيعٌإِدَاخَرَ Se‏ مَسَجِدَكَ 
An‏ ا e‏ ر 74 A KALA <s NK‏ ور م NANG A‏ 
rak ia JG LEY SI a gi‏ ذلك قال| ب BEDA 5 BEE Yo‏ 


pa A Pd 
A 
ےر‎ ANA - 
Nas NENG لەق‎ sb 
- ANA gt 


2577. Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 
'Affan telah bercerita kepada kami Hammam telah bercerita kepada kami Muhamad bin 
Juhadah berkata telah bercerita kepadaku Abu Hashin bahwa Dzakwan bercerita kepadanya 
bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu bercerita kepadanya, katanya: "Datang seseorang 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya: "Tunjukkan kepadaku suatu 
amal yang dapat menyamai jihad?" Beliau menjawab: "Aku tidak menemukannya ". Beliau 
melanjutkan: "Apakah kamu sanggup jika seorang mujahid keluar berjihad sedangkan kamu 
masuk ke dalam masjidmu lalu kamu tegakkan ibadah tanpa henti dan kamu berpuasa tanpa 
berbuka?" Orang itu berkata: "Mana ada orang yang sanggup berbuat begitu". Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: "Sesunguhnya kuda seorang mujahid yang dikekang talinya untuk 
berperang akan ditulis sebagai kebaikan". 


Bab: Seutama-utaman manusia adalah orang yang berjihad dengan jiwa dan 
hartanya di jalan Allah 


ر را sa AK LA‏ م و AN‏ ر og‏ ا u2‏ ع 
Segara SSS‏ قال Un a‏ 35132 يدَاللْيّثيٌ أنَأْبَاسَعِيدِ 


A‏ 02 وه 2 هي AT‏ م عة 726 aA‏ مومه 
AAA N] g SI NGANG PEI ASAR KEN 2 GA‏ 
2 ر AS AA Az‏ 23 
SM ati Ia Ya 9 IGAEM saaki Ál Jam GAB bya 9 Pakas‏ اله 
ويد aa,‏ 
Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib‏ .2578 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku 'Atha' bin Yazid Al Laitsiy bahwa Abu Sa'id Al‏ 
Khudriy radliallahu 'anhu bercerita kepadanya, katanya: "Ditanyakan kepada Rasulullah,‏ 
siapakh manusia yang paling utama?" Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda:‏ 
"Seorang mu'min yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya". Mereka bertanya‏ 
lagi: "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab: "Seorang mu'min yang tinggal diantara bukit‏ 
dari suatu pegunungan dengan bertagwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari‏ 
keburukannya".‏ 


م 5 


KAEN A ABA Pata ANE NE ES IKA pi Kas 
de IR iyan A SET Ál Jas BEAN Ya ss isaka is EA ISI Pe 


KG AT 


aaa ير‎ SR 565 (baba ANE Pe 


pd pa 5 ۴ Pd 


A 

wi LA 
أجر عَنيمَةَ‎ 
ANTA 


و 


2579. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Perumpamaan seorang mujahid di jalan Allah, dan hanya Allah yang paling tahu siapa yang 
berjihad di jalan-Nya, seperti seorang yang melaksanakan shoum (puasa) dan berdiri (shalat) 
terus menerus. Dan Allah berjanji kepada mujahid di jalan-Nya, dimana bila Dia 
mewafatkannya maka akan dimasukkannya ke surga atau bila Dia mengembalikannya dalam 
keadaan selamat dia akan pulang dengan membawa pahala atau ghonimah (harta rampasan 


perang) ". 


Bab: Doa untuk jihad dan mati syahid bagi laki-laki dan perempuan 
مالك رضي اله‎ a a SAGA nd 
a ANG NAN ANA AA 
کک‎ SEA SAN یار‎ KESAN SEL ASN ANE و‎ 
PARAN YEN NO Senin êkas Ne AN A san As LA 


PBS BAB LIA عر صو‎ Aa EMAS 


AP ISI yiii Ms sa NJEH AAN Ja 55 Ta ملو كَاعَلَ‎ 


s 


4 4 A 2,3 7 


942 70 ا‎ AN; و - سے‎ Ta. 

CO ya BELA AN PIP صل الله‎ ANI يَجَعَلَنِي مه مدعا هار سول‎ 
24 cK LA ی کا ر‎ Pe A ML YA A P 2.31. 

SE NIS AR Jeng AAN من تي شرو‎ NGA BU MAP 


Z و‎ 22 


PAI KS a: AK يجني ممم قال‎ ANG NANG gan ES 


LE PN جت من‎ PES si 


2580. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Ishaq bin "Abdullah bin 
Abi Thalhah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia mendengarnya berkata: 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah datang kepada Ummu Haram binti Milhan 
lalu dia memberi makan Beliau. Dimana saat itu Ummu Haram berada pada tangung jawab 
(istri) '"Ubadah bin ash-Shomit lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya 
kemudian dia memberi makan Baliau dan Ummu Haram kemudian menyisir rambut kepala 


Beliau hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertidur. Kemudian Beliau terbangun 
sambil tertawa. Ummu Haram berkata, Aku tanyakan: "Apa yang membuat Tuan tertawa 
wahai Rasulullah". Beliau menjawab: "Ada orang-orang dari ummatku yang diperlihatkan 
kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah dimana mereka mengarungi lautan sebagai 
raja-raja di atas singgasana atau seperti bagaikan raja-raja di atas singgasana". Ishag ragu 
dalam kalimat ini. Ummu Haram berkata: Aku katakan: "Wahai Rasulullah, do'akanlah agar 
Allah menjadikan aku salah seorang dari mereka". Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam berdo'a untuknya. Kemudian Beliau meletakkan kepalanya (tertidur) lalu 
terbangun sambil tertawa. Ummu Haram berkata; Aku tanyakan: "Apa yang membuat Tuan 
tertawa wahai Rasulullah". Beliau menjawab: "Ada orang-orang dari ummatku yang 
diperlihatkan kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah". Sebagaimana ucapan Beliau 
yang pertama tadi. Ummu Haram berkata; Aku katakan: "Wahai Rasulullah, do'akanlah 
kepada Allah agar Dia menjadikan aku salah seorang dari mereka". Beliau berkata: "Kamu 
akan menjadi diantara orang-orang yang pertama kali". Maka Ummu Haram mengarungi 
lautan pada zaman Mu'awiyah bin Abi Sufan. Setelah keluar dari (mengarungi) lautan dia 
dilempar oleh hewan tunggangannya hingga menewaskannya. 


Bab: Derajat orang yang berperang di jalan Allah 


Dn a Egé iJa TATA ; aa GA 
کان‎ LA ALS SEKENG 54) رسو‎ PLAT KAH عليه‎ ANTA TA PEN MAH 


22 ر‎ 
An 
موكلا‎ SA AAA pda KAN jang at Tab hi Ajal 
GAS Et NG Jana pa Ga ING BELLA IN ES 


WA 


yl م‎ A ار ماوع ا و و ا‎ Lea KA “4 
JASA NBA JAN GEA kaa JG a GAN e is 


CONVEO AAN 5 محمد‎ ISA WA Lis An Kg 


2581. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Shalih telah bercerita kepada kami Fulaih dari 
Hilal bin 'Ali dari 'Atha' bin asar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah, 
menegakkan shalat, berpuasa bulan ramadhan, maka sudah pasti Allah akan 
memasukkannya kedalam surga, baik apakah dia berjihad di jalan Allah atau dia hanya duduk 
tinggal di tempat di mana dia dilahirkan". Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah tidak 
sebaiknya kami sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang?" Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya di surga itu ada seratus derajat (kedudukan) yang Allah menyediakannya 
buat para mujahid di jalan Allah dimana jarak antara dua derajat seperti jarak antara langit 
dan bumi. Untuk itu bila kalian minta kepada Allah maka mintalah surga firdaus karena dia 
adalah tengahnya surga dan yang paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahwa diatas 
firdaus itu adalah singgasanannya Allah Yang Maha Pemurah dimana darinya mengalir 
sungai-sungai surga". Berkata Muhammad bin Fulaih dari bapaknya: "Diatasnya adalah 
singgasanannya Allah Yang Maha Pemurah." 


ر ر - ر کا ر کر MANAN A Aa‏ 3 
حدثتامو سی SISA NAS Ta aa‏ به Salasa‏ 


A 


é وور 3ہ‎ 2 POE 


AS AA‏ أحْسَنْوَ أَفضًا 
4و Ar‏ 2- 1 
SIS SN‏ الشَهَدَاءِ 


2582. Telah bercerita kepada kami Musa telah bercerita kepada kami Jarir telah bercerita 
kepada kami Abu Roja' dari Samrah: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada 
malam (Isra' dan Mi'raj) aku ditemui oleh dua malaikat yang mengajakku mendaki sebuah 
pohon lalu keduanya memasukkan aku ke sebuah negeri (kampung) yang terbaik dan paling 
utama yang belum pernah aku melihat yang lebih bailk darinya. Kedua malaikat itu berkata: 
"Adapun negeri ini adalah kampungnya para syuhada' (orang yang mati syahid) ". 


Bab: Berangkat di pagi dan sore hari di jalan Allah 
Aje eat ZA aa Na AA GA 


SA Jang PEAH‏ وخا خم مالاو مادا 


2583. Telah bercerita kepada kami Mu'allaa bin Asad telah bercerita kepada kami Wuhaib 
telah bercerita kepada kami Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pergi keluar berperang di jalan Allah pada awal (pagi) 
hari atau pergi keluar berperang pada akhir (siang) hari lebih baik dari pada dunia dan 
seisinya". 


DE XE? Pen SINAR £ حَدَكْنَامْحَمَّدُ‎ ANU, aa 


Sea AN nana ZA KEM Ge êsa ih Per 


28 an A 


ának LAN Jaan 333 318 AJ EE Span 

Sy 
PA 
2584. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Fulaih berkata telah bercerita kepadaku bapakku dari Hilal bin 'Ali dari 
'Abdur Rahman bin Abi 'Amrah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh panjang (sehasta) ujung busur panah di surga lebih baik 
dari apa yang padanya matahari terbit dan terbenam". Dan Beliau juga bersabda: "Pergi 
keluar berperang di jalan Allah pada awal (pagi) hari atau pergi keluar berperang pada akhir 
(siang) hari lebih baik dari pada dunia dan seisinya". 


EAA MEN 142 VEA Be A gh NAGA ANN‏ عله 
Kar kera, AAN Laba‏ في JAAN Jawa‏ م PAHA‏ 


2585. Telah bercerita kepada kami Oabishah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Abu 
Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Berangkat pada awal hari (pagi) atau berangkat pada akhir hari (siang) untuk berperang di 
jalan Allah lebih baik dari pada dunia dan apa saja yang ada diatasnya ". 


Bab: Bidadari dan sifatnya 


EKA Z Z A Z A 
PPA 2 7 NS Tan A ANG د‎ AS ر “و 275 ےک‎ ZA 18? 2 ےک ےو لاس ووو‎ 


2322A%‏ و ا کر Gyra aA‏ 287 ير رودم 

مالك en‏ عنعن الم صل aha NG kaa ANN‏ عَبدِيَمُو ت لع تد اله كو يسر ةا 

Ti وور‎ IAI A و‎ ANANG 0 R PE PDA 22 ANG | -22 0 - 

ير جال ادنيا و آنل PERAK‏ لِمَايَرَى من فضل Jl 201 yanas isa‏ 
A‏ 


SEA JEKSA 


2586. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Mu'awiyah bin 'Amru telah bercerita kepada kami Abu Ishag dari Humaid berkata aku 
mendengar Anas bin Malik radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia, di dimana di sisi Allah dia mendaptkan 
balasan, yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia dan 
sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid karena dia 
melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia 
kemudian dia (berperang) dan mati syahid sekali lagi". 


£ 4 0 


Ns 87, م 4 5ر2‎ 6 T E aman و وو ر‎ Ns z ور‎ A > AS 
AN Ga aki 53 الهأو‎ Jaa 3 PA ANE be ga EMAS SN Es قال و‎ 


P 


2r 2 


LEE TENE, -22 2 $ سم« رم إو‎ A, ا مم‎ 0 -4 36 KAL 
6) كم مِنَالجَنَةَأَوْمَوَضِعٌقِيدِيَعْنِي سو طه حير مِنَالدَنْيَاوَمَافِيبَاوَ‎ SE افيه او لقاب قۇس‎ 3 


ام رمأل Peta‏ طعت إلى أَهْل ار ضلَأْصَاءَتٌ ما يماو لملا نه UA‏ 


22 02? م‎ 
Gu AEN pa ځور‎ 


2587. Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya. Berkata, 
danaku mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 
"Pergi keluar berperang di jalan Allah pada awal (pagi) hari atau pergi keluar berperang pada 
akhir (siang) hari lebih baik dari pada dunia dan seisinya. Dan sungguh panjang (sehasta) 
busur panah seorang dari kalian di surga atau tempat (sarung) cambuknya lebih baik dari 
dunia dan seisinya. Dan seandainya seorang perempuan (bidadari) penduduk surga muncul 
di tengah penduduk bumi niscaya ia akan menerangi apa yang ada diantara keduanya 
(cakrawala langit dan bumi) dan arama wanginya akan memenuhi cakrawala itu dan sungguh 
kerudung yang ada di kepalanya itu lebih baik dari pada dunia dan seisinya". 


Bab: Makna syahid 


GUNA GA NABA MA سَعِيدُة‎ ANIES NGE EL PA SAS 


PAYA 


Jora pa SIN Pakan pa 8 ag Gas ES 
DAWA SN Pa A ar anna A3 TAL 


A 4 7 1 

ANG NEH IJIN anaa ad ANG 
2588. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Sa'id in Al Musayyab bahwa Abu Hurairah 
radliallahu "anhu berkata aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi 
Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya ada sebagian orang-orang yang beriman 
tidak baik hati mereka dengan tidak mau menggikutiku untuk berperang dan aku tidak 
mampu lagi untuk membawa mereka. Sungguh aku tidak akan pernah mau ketinggalan dari 
pasukan perang (untuk berperang) di jalan Allah. Dan demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, 
sungguh aku menginginkan untuk berperang lalu aku terbunuh di jalan Allah kamudian aku 
dihidupkan kembali lalu aku terbunuh kemudian dihidupkan kembali lalu terbunuh lagi 
kemudian aku dihiidupkan kembali lalu terbunuh lagi". 


Pena ب‎ EA بن )عليه ع‎ Jaa CA UAN gha SY YA KANA 
ر ار‎ Ag a 04 هورم‎ 7 a T ر وريم د م‎ 8 
MPR Fa) Sina pen jar aka data مالك ين‎ 


2) 


Pa 


- 7 < 4 ع‎ wu 2479 م‎ 1 
Ags PABEN a ANNA KP احَةََآصِيب‎ GS NE قَآصِيب‎ PAK 
7 E E e A 7 e - PAYA 
NA AH Apa ب أو‎ HL Mega 


2589. Telah bercerita kepada kami Yusuf bin Ya'qub Ash-Shoffar telah bercerita kepada kami 
Isma'il bin 'Ulayyah dari Ayub dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaiklan khothbah lalu bersabda: "Zaid 
akan memegang bendera perang lalu dia gugur kemudian bendera itu dipegang oleh Ja'far 
lalu dia pun gugur kemudian bendera itu dipegang oleh 'Abdullah bin Rawahah namun 
diapun gugur pula. Akhirnya bendera itu diambil oleh Khalid bin Al Walid padahal 
sebelumnya dia tidak ditunjuk. Maka lewat dialah kemenangan dapat diraih". Dan Anas 
berkata: "Kejadian itu menggembirakan kami seolah mereka ada bersama kami". Ayyub 
berkata: "Kejadian itu (karamah para suhada') tidaklah menjadikan mereka ingin untuk 
kembali bersama kami (di dunia kecuali bila mati syahid kembali untuk kedua kali) ". Dan 
kedua matanya berlinang air mata. 


Bab: Keutamaan orang yang bergulat di jalan Allah kemudian meninggal 


NGA‏ عبد الله اَن يوشت قال s2 SELAI SAS‏ يَى PA KE‏ حَبَانَعَنْ أذ بْنٍ 


r 


bisag saa KU pgka AAL IBAN EM LAN Se مالك ڪن‎ 


a AE EN PING AA مومت ی عضو‎ DN فلت مَاأَضْحَكك قال‎ 


elit an KA Sei La A33 E 
Ne par AL 3 SN Nya ANG ga Pa SARI ang NENG AAEE 


GLR LA 


1) Saba gita GAN AY KS SANG PNS A BI Bel 


2 A 2 A 29 A 2G 7 
SES KAS ASRI 


2590. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata telah bercerita kepadaku Al 
Laits telah bercerita kepada kami Yahya dari Muhammad bin Yahya bin Hayyan dari Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu dari bibinya, Ummu Haram binti Milhan berkata: Pada suatu hari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tertidur di dekatku kemudian terbangun sambil tersenyum. 
Lalu aku bertanya: "Apa yang membuat Tuan tertawa?" Beliau bersabda: "Ada orang-orang 
dari ummatku yang diperlihatkan kepadaku sebagai pasukan perang di jalan Allah dimana 
mereka mengarungi lautan yang hijau bagaikan raja-raja di atas singgasana". Ummu Haram 
berkata: "Do'akanlah agar Allah menjadikan aku salah seorang dari mereka". Maka Beliau 
mendo'akannya. Kemudian Beliau tertidur kembali untuk kedua kalinya dan kembali berbuat 
seperti sebelumnya. Dan Ummu Haram juga bertanya sebagaimana yang sudah 
ditanyakannnya dan Beliau pun menjawab sama dengan sebelumnya. Maka Ummu Haram 
berkata: "Do'akanlah agar Allah menjadikan aku salah seorang dari mereka".. Beliau 
bersabda: "Kamu akan menjadi diantara orang-orang yang pertama kali". Maka pada suatu 
masa, Ummu Haram berangkat berperang bersama suaminya 'Ubadah bin ash-Shomit 
sebagai salah seorang dari Kaum Muslimin yang pertama kali berperang dengan mengarungi 
lautan bersama Mu'awiah. Setelah selesai dari perang, mereka kembali dan singgah di negeri 
Syam. Kemudian Ummu Haram diberi hewan untuk ditunggangi namun dia tersungkur jatuh 
hinga meninggal dunia. 


Bab: Barangsiapa yang tersungkur di jalan Allah 


IEEE JR عاد رضي‎ 20 A JA Ska AS 
BASE JEANS Lan sala AA Da Bela pl 


عرو 7 


am PAGAR Kia sasa Ak AB ANN gg 
1111111000 ANAN SI ka ga EN Je age ên 
A AG 2 ر‎ ANG pad P 00 9 مر ےر‎ ۰ w - 
AI e Aé Sua JÊN duio 55 


2 22 م وم‎ SA AAN KAYU bagi {< Seda 2 ASA 
م هه‎ < P 7 e 2 4 
aga Sa on Pipe AER 


لي 


IM pi 


مااع رِ غل و کوان ني asa holai a SA‏ 


2591. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'umar Al Hawdhiy telah bercerita kepada kami 
Hammam dari Ishag dari Anas radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus tujuh puluh orang dari Bani Sulaim menemui suku Bani Amir 
sesampainya di sana pamanku berkata kepada mereka; "Aku akan mendahului kalian 
seandainya mereka mengizinkanku menyampaikan pesan Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam, sementara itu kalian harus berada di dekatku" maka ia pun maju ke depan barisan 
mereka sementara orang kafir menjamin keselamatannya. Namun ketika ia menyampaikan 
pesan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, salah seorang dari mereka menikamnya hingga 
tewas, pamanku berkata, "Allahu Akbar, demi Tuhan Ka'bah aku telah beruntung, setelah itu 
mereka menyerang pasukan pamanku dan membunuh habis mereka kecuali seorang laki-laki 
pincang yang melarikan diri ke gunung, Hammam berkata: "Menurutku ada laki-laki lain 
yuang mampu melarikan diri bersamanya". Kemudiam Malaikat Jibril Alaihis Salam 
mengabarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa mereka (utusan yang telah 
dibunuh) telah berjumpa dengan Robb mereka, Dia ridha kepada mereka dan memberikan 
kebahagian kepada mereka. (Mereka) berkata,: kami telah membaca: ("Kami telah 
menyampaikan kepada kaum kami bahwa kami telah berjumpa dengan Robb, Dia ridha 
terhadap kami dan memberikan kebahagiaan kepada kami "). Lalu (ayat) ini dihapus. 
Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a selama empa puluh hari (dalam shalat) 
shubuh mengutuk perkampungan mereka, Dzakwan, Bani Lahyan dan Bani 'Ushoyyah yang 
telah durhaka kepada Allah dan Rosul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. 


MAI AN KRA 


Jend en a YA JANG b Ega sa mega da maa صل‎ 


A P w 


2592. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 
'Awanah dari Al Aswad bin Qais dari Jundab bin Sufan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ikut terlibat dalam berbagai peperangan dimana jari jemari Beliau terluka 
mengeluarkan darah,. Maka kemudian Beliau bersya'ir: "tiadalah kamu melainkan seujung 
jari yang berdarah, dan di jalan Allah ada sesuatu yang kamu peraleh" 


Bab: Orang yang terluka di jalan Allah 


GEN Ga Si عن يشر نر‎ A No; شف خالا تايار‎ na 


PN ال‎ PARA Ang a e 


2593. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah biin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah 
seseorang terluka di jalan Allah, dan Allahlah yang paling tahu siapa yang terluka di jalan- 
Nya, kecuali dia akan datang pada hari qiyamat dalam keadaan berwarna dengan warna 
darah dan wanginya adalah semerbak minyak kasturi". 


Bab: Firman Allah "Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu dari kami kecuali dua 
kebaikan..." 


D 
"$ 


04 04 4 1 2 ر‎ 2 
DA IE AE PENSIL IS as Sa 
SIS AS ISA PSA Kio A E Ips PKI 
ENE NANG AENG PA 


2594. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits 
berkata telah bercerita kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah 
bahwa 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhu pernah mengabarkannya Abu Sufyan bin Harb 
mengabarkannya bahwa Heraklius berkata kepadanya: "Aku telah bertanya kepadamu 
bagaimana kesudahan peperangan antara kalian dengannya lalu kamu jawab bahwa 
peperangan yang terjadi bergantian saling mengalahkan. Begitulah adanya para rasul, 
dimana dia diuji kemudian akhirnya mereka mendapatkan kejayaan". 


Bab: Firman Allah "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang 
menepati janjinya..." 


5 115, ا‎ JJ: ر > کک و ر‎ GAR 2 A 
Pera حو‎ Ji A BEE as Le Gd aaa BASA EES 


KEM Ke SAN Sis 5 NG 5‏ عَنَُقَالَعَابَعَمَيأ سن بن 
IBI pa NG NG EE AIA IS AJE FN‏ 
Cie Eis AA‏ 1و5 KAB) MAYAT GS ALAN AKA‏ 
هرا ی aaas AN ga n LAM AA‏ 

A an Z 


ادال ا سید z AN NDS GE KA‏ شاه 
0 حجن onta Gi PARA‏ 


Z 2 s 


g 


2 A D Pa Fs 


Ka ee رون سو الود‎ na KERA 


z IEL 
WA A 9 


- P 12 KA NG لامع م‎ GAK و > ادر‎ 
مَظنٌأنَ‎ 515 DES بان قالش‎ KENA, Aa AN Ea [a5 2593 


A 


KÝ TJ) La Se ana iea MEI saatsi هذه‎ 


Pe A A3 AE AAS 3 NA La 163 
IBAN SSS AG َك باحقلا نکم ر‎ SN AL SESI 
LAN ad Ia aa bab) م‎ gas Ka 


2595. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sa'id Al Khuza'iy telah bercerita kepada 
kami 'Abdul A'laa dari Humaid berkata; Aku bertanya kepada Anas. Dia berkata; dn 


diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami 'Amru bin Zurarah telah bercerita kepada 
kami Ziyad berkata telah bercerita kepadaku Humaid Ath Thowil dari Anas radliallahu 'anhu 
berkata: "Pamanku, Anas bin an-Nadhar tidak ikut perang badar kemudian dia berkata: 
"Wahai Rasulullah, aku tidak ikut saat pertama kali Tuan berperang menghadapai Kaum 
Musyrikin. Seandainya Allah memperkenankan aku dapat berperang melawan Kaum 
Musyrikin, pasti Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan". Ketika terjadi perang Uhud 
dan Kaum Muslimin ada yang kabur dari medan pertempuran, dia berkata: "Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari apa yang dilakukan oleh mereka, yakni para sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka yakni 
Kaum Musyrikin". Maka dia maju ke medan pertempuran lalu Sa'ad bin Mu'adz 
menjumpainya. Maka dia berkata kepadanya: "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, demi Robbnya an- 
Nadhar, aku menginginkan surga. Sungguh aku mencium baunya dari balik bukit Uhud ini". 
Sa'ad berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak sanggup untuk menggambarkan apa yang 
dialaminya". Anas berkata: "Kemudian kami temukan dia dengan luka tidak kurang dari 
delapan puluh sabetan pedang atau tikaman tombak atau terkena lemparan panah dan kami 
menemukannya sudah dalam keadaan terbunuh dimana Kaum Musrikin telah mencabik- 
cabik jasadnya sehingga tidak ada satupun orang yang mengenalinya kecuali saudara 
perempuannya yang mengenali jarinya". Anas berkata: "Kami mengira atau berpedapat 
bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dia dan orang yang serupa dengan dia. ("Dan 
diantara Kaum Mu'minin ada orang-orang yang membuktikan janji mereka kepada Allah") 
sampai akhir ayat OS al-Ahzab 23. Dan Anas berkata: "Bahwa saudaranya yang dipangil 
dengan ar-Rubbai' pernah memecahkan gigi seri seorang wanita lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memerintahkan agar dilaksanakan hukum balas (gishosh). Maka Anas 
berkata: "Demi Dzat Yang mengutus Tuan dengan haq, janganlah dibalas dengan 
mematahkan gigi serinya". Akhirnya mereka setuju dengan pembayaran tembusan dan 
membatalkan dgishosh. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah ada hamba yang bila bersumpah atas nama 
Allah pasti akan dilaksanakannya". 


AAL خي‎ be NG Ja Lian MEBEL SEKEN PNS 


GAS و‎ Z A 
gisi - mts BSE SAE AE عَنَابْنِشِهَابٍ‎ g AAA | 


> 


ررر و A‏ 


SE صل‎ ANG AAL NA 83 batak Si He LAN LA م‎ | 2 A 
siá SA shee paoka Pei 
ada GI ALE BASA yen SANGA Aj perda SSS A3) 


2596. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah 
bercerita kepadaku saudaraku dari Sulaiman yang dianggapnya dari Muhammad bin Abi 'Atig 
dari Ibnu Syihab dari Khorijah bin Zaid bahwa Zaid bin Tsabit radliallahu "anhu berkata, "Aku 
menulis ayat ke dalam shuhuf lalu aku kehilangan satu ayat yang aku pernah dengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membacanya. Kemudian aku tidak mendapatkannya 
kecuali ada pada Khuzaimah bin Tsabit, seorang shahabat yang persaksiannya dijadikan oleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seperti persaksian dua orang. Ayat dimaksud adalah 


OS al-Ahzab 23 yang artinya ("Dan diantara Kaum Mu'minin ada orang-orang yang menepati 
apa yang telah mereka janjikan kepada Allah"). 


Bab: Amal shalih sebelum perang 
SES gé êbang MEN JG PES جم‎ AÉ s NYA 
ANG AE تقال‎ a En Ja sha Ke KAN لمعنه يقو‎ Ge an 


/ A tadi م‎ 


P nae 4 يور مه‎ 2 Z D Aa EE 
NA Ja aa LAIN سول الله صلى‎ SIB JA Ta 26 SEA أَسَلِمْكَالَأَسَلِم‎ SI Jai 


e 


2597. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rohim telah bercerita kepada 
kami Syababah bin Sawwar Al Fazariy telah bercerita kepada kami Isra'il dari Abu Ishaq 
berkata aku mendengar Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; Ada seorang laki-laki bertopeng 
besi datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Apakah aku 
berperang atau masuk Islam lebih dulu?" Maka Beliau bersabda: "Kamu masuk Islam dulu 
kemudian berperang". Maka laki-laki itu masuk Islam lalu berperang hingga terbunuh. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang ini amalnya sedikit 
namun diberi pahala yang banyak". 


Bab: Barangsiapa yang terkena panah kemudian membuatnya mati 


A LA 


13 INGGA sia PASI a اكد ا نشد مد‎ EA SAS ASI 


2 Z 4 7 77 0 0 و‎ 7 ya SA Pa 3? Ash 
قَقَالَتٌ ياي‎ ka LEAN KE ANE a EA هي‎ AE pai N 
7 2 ور اس و‎ 0 


- 
“ 


YA Ab Ke 247 2 -4 Bon و ا‎ 7 7 AN 
KAGAWE WA Ka LA ans ونر اکا‎ a daa 


P TT SE JG لاء قال‎ gak AK AI 


2598. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Husain bin Muhammad Abu Ahmad telah bercerita kepada kami Syaiban dari Qatadah telah 
bercerita kepada kami Anas bin Malik bahwa Ummu Ar-Rubbai' binti Al Bara', dia adalah 
ibunya Haritsah bin Suraqoh datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: 
"Wahai Nabi Allah, tolong katakan kepadaku tentang Haritsah yang terbunuh di perang 
badar karena terkena panah nyasar. Apabila dia berada di surga aku akan bersabar 
mererimanya namun bila selain itu aku akan menangisinya". Beliau menjawab: "Wahai 
Ummu Haritsah, sesungguhnya di surga ada taman-taman dan sungguh anakmu itu telah 
menempati surga Firdus yang paling tinggi". 


Bab: Barangsiapa berperang agar kalimat Allah tegak 


MERASA TEA أن مُوسَىرَضِيَ‎ BEJ AN Sep 32 لما‎ ena > 


ad w 


paleas sai nggen ا‎ 
AB Jaa AN ن كمه اهي‎ KENA ABM ga AN 


2599. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari 'Amru dari Abu Wa'il dari Abu Musa radliallahu 'anhu berkata; Datang seorang laki-laki 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Seseorang berperang untuk 
mendapatkan ghanimah, seseorang yang lain agar menjadi terkenal dan seseorang yang lain 
lagi untuk dilihat kedudukannya, manakah yang disebut fii sabilillah?" Maka Beliau bersabda: 
"Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah dialah yang disebut fii sabilillah". 


Bab: Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah 


4 


0 2 - KO AIIA 9 ر 9ر‎ 22 A aren GA )او‎ 
CAN AA 3 خر نامحمد ا 263323 بن‎ Gema (SS 


| مم « ممه 


AA YENG LABA JG KEUKEN sa : KENA 


2600. Telah bercerita kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al 
Mubarak telah bercerita kepada kami Yahya bin Hamzah berkata telah bercerita kepadaku 
Yazid bin Abi Maryam telah mengabarkan kepada kami 'Abayah bin Rifa'ah bin Rofi' bin 
Khodij berkata telah bercerita kepadaku Abu 'Isa, dia adalah 'Abdur Rahman bin Jabr bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kedua kaki seorang hamba yang berdebu fi 
sabilillah tidak akan disentuh oleh api neraka". 


Bab: Mengusap debu di kepala 


P A PZA 


YANG PEN ia Kep ME Sr MAN AAS 


1 A 2 
pia Z 


Ne ae LA Patra KE AAN AN Asi 


2 


baas b KE YA 233 KAA EA ES حَتَبَى و جس قَقَالَ‎ NG 


A 


r 


صل الَمُعَلَيْهِوَسَلَموَمَسَحَعَنْرَأَسِهِالْْبَارَوَكَالَوَيْحَعَهَ ركف ةيمطل من مل 
JENIS s455 Ál‏ 


2601. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Abdul 
Wahhab telah bercerita kepada kami Khalid dari 'Ikrimah bahwa Ibnu 'Abbas berkata 
kepadanya dan kepada 'Ali bin "Abdullah: 'Temuilah oleh kalian berdua Abu Sa'id dan 
dengarkan hadits yang disampaikannya". Maka kami menemui dia ketika dia dan saudaranya 
sedang berada di kebun milik keduanya sedang meyiram tanaman. Ketika dia melihat kami 


dia segera menyambut lalu duduk kemudian berkata: "Kami dahulu memasang batu ketika 
membangun masjid satu persatu. Sahabat 'Ammar mengangkat sekaligus dua batu dua batu. 
Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lewat di depannya lalu Beliau mengahapus debu 
yang ada di kepalanya seraya bersabda: "Inilah 'Ammar, orang yang akan dibunuh oleh 
kelompok durjana. 'Ammar mengajak mereka kepada Allah sedang mereka mengajak 
'Ammar ke neraka". 


Bab: Mandi setelah perang, dan debu 


y. 1 1‏ 
259 وام 2م ور اس an ea rn 22224722R‏ اه م 2 | oZ‏ م GN‏ 
حَدَنْنَامَحَمَدبّنْسَلام أخبر ناعَبَّدَةعَنَّهشام La‏ عرو E‏ أبيهعَنَ عَايِشْةرَضي SAN‏ 


2, Pd 


GN sg 2a aA -‏ و ا N o‏ ا ار 
gang‏ الله صل GEMA KA ES BAGAN‏ فآتامُجبر Ip‏ 353 


لس ع سكس N yL AKAA‏ كس اه عاض م م AZIS‏ 020007 هه 
EL A AL‏ السلا حقو الما ونه قال gan‏ الله صل ال (baka yah‏ 


Ka BEN NI gena Ha PERAK 


2602. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami 
'Abdah dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ketika kembali dari peperangan Khandaq dan meletakkan senjata 
lalu mandi, Beliau didatangi oleh Malaikat Jibril dalam keadaan kepalanya dipenuhi dengan 
debu lalu berkata: "Engkau telah meletakkan senjata? Sungguh, demi Allah, aku belum 
meletakkannya". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Kemana lagi?" Jibril 
berkata: "Itu dia disana". Sambil memberi isyarat ke kampung Bani Quraizhoh. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun keluar untuk menghadapi mereka. 


Bab: Keutamaan firman Allah "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang 
gugur di jalan Allah itu mati..." 


ر ر PE NA - (SL A AIREA wa‏ و 5 » 0 rf‏ و 2 سس 


4 
ll Re w 


5 2 > ر 4 اعم‎ AE ورم راث هورم‎ Zas ور‎ 
Yah gan MA سَلْمَعَل الذِينَ قكَلوا‎ ALE ANN ag aa رضي‎ 
47 An 


فده 3 EF‏ 2 ر 
BÉ gan eng‏ ان 


A “4 - 
| 


TANTE gan AN EA AAS 5615 55 E 
4 AEEA CA 15 ب ره کر و راض مي‎ a, 76 < 
KÊN ae ÉE Gg BESI 3 SIA ps AI A 


2603. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata telah bercerita kepadaku 
Malik dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a untuk mengutuk orang-orang yang 
membunuh para sahabat Bi'ru Ma'unah selama tiga puluh shubuh atas perkampungan 
mereka, suku Dzakwan dan 'Ushoyyah yang telah durhaka kepada Allah dan Rosul-Nya". 
Anas berkata: "Telah ditutunkan ayat dari Al Qur'an berkenaan dengan orang-orang yang 
telah dibunuh di Bi'ru Ma'unah dan kami telah membacanya namun kemudian dihapus 
setelah itu, yaitu berbunyi: ("Sampaikanlah kepada kaum kami bahwa kami telah berjumpa 
dengan Robb kami Dia meridhai kami dan memberikan kebahagian kepada kami"). 


A Ada ka MEN Ge ANE يع جَايرَ‎ 9 jab Keren AKU 222 HA Ni NA 
SRS َلك‎ A PSA يو مأ‎ AAN کاش‎ 


2604. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
'Amru dia mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: "Orang-orang minum 
khomer pada awal siang di hari perang Uhud (sebelum khomer diharamkan) lalu mereka 
terbunuh sebagai syuhada', lalu dikatakan kepada Sufyan: "Apakah mereka terbunuh pada 
sore hari di hari itu juga?" Dia menjawab: "Dalam hal ini tidak". 


Bab: Perlindungan malaikat untuk orang yang mati syahid 
PAN UAN SUN RAL YEL قال أ خب كا ابن‎ IBAN 1 SAS 
PA عبتا کید عن‎ ni وضع‎ e. ME e 


A 


LA 


P A Pi pa 3 PEN 5 Na مي‎ Saka 
Ausias E ETAETA 


2605. Telah bercerita kepada kami Shadagah bin Al Fadhl berkata telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu 'Uyainah berkata aku mendengar Muhammad bin Al Munkadir bahwa dia 
mendengar Jabir berkata; "Jasad bapakku yang telah tercabik-cabik dibawa kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu diletakkan di hadapan Beliau. Lalu aku pergi untuk 
menyingkap wajahnya namun kaumku melarangku, Kemudian aku mendengar suara 
teriakan, yang ternyata putrinya 'Amru atau saudara perempuan 'Amru. Maka Beliau 
berkata: "Mengapa kamu menangis?" atau: "Janganlah kamu menangis. Sungguh para 
Malaikat senantiasa terus menaunginya dengan sayap-sayap mereka". Aku bertanya kepada 
Shadaqah: "Apakah selagi ada disitu hingga diangkat?" Dia menjawab: Sepertinya seperti itu 
yang Beliau katakan". 


Bab: Mujahid (yang telah meninggal) berharap untuk kembali ke dunia 


Á ومالك رضي‎ MANA NG Wa La Nasa CEAN KE AS Á HALNYA 


LA 


SN EA NITA Ka me PEN Nee Tor 


KN as SU AA RASA Sl EN AAN, saia 


2606. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah berkata aku mendengar Oatadah berkata aku 
mendengar Anas bin Malik radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidak seorangpun yang masuk surga namun dia suka untuk kembali ke dunia, karena 
menurutnya di dunia tidak ada yang bernilai sedikit pun, kecuali orang yang mati syahid 
dimana dia berkeinginan untuk kembali ke dunia kemudian berperang lalu terbunuh hingga 
sepuluh kali karena dia melihat keistimewaan karamah (mati syahid). 


Bab: Surga ada di bawah kilatan pedang 


س و DAA‏ 


EP eren‏ و PAN Ba‏ ر ا 
ماد بنْمْحَمَدِحَدَتْتَامُعَاوِيَهُبَنْعَمْ رو حَدَنْنَ gê ae sa PE Sa‏ 


LA LA 
09 A وام‎ A 


SIWA رضي‎ siok اَعَد ال ن‎ SS کان‎ GEN gat) Ia AG 
SN Mug BS KANE ESEN ALAN قاو‎ EA an 

iát, RERA] 
2607. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Mu'awiyah bin 'Amru telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Musa bin 'Ugbah dari Salim 
Abi An-Nadhar, mantan budak (yang telah dimerdekakan oleh) 'Umar bin 'Ubaidillah -dia 
adalah juru tulisnya- berkata: 'Abdullah bin Abi Aufaa radliallahu 'anhuma menulis urat 
kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah oleh kalian 


bahwa surga itu berada dibawah naungan pedang". Hadits ini ditelusuri pula oleh Al Uwaisiy 
dari Ibnu Abu Az Zanad dari Musa bin 'Ugbah. 


Bab: Berani dalam peperagan 


2 LA 2 


EN S EA SA 3 AIR AS era‏ َنأ رضي ISS KE‏ کان 


ri‏ و م و سلس 


Je SAS aa SHAA‏ الْمَدِيَدِفَكانَ 


d 


ja SEGA a A rap ALZA 


2608. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin 'Abdullah bin Waqid telah bercerita kepada 
kami Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah orang yang paling baik, paling berani dan paling dermawan. Sungguh 
pernah terjadi gempa bumi menimpa penduduk Madinah dan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam orang yang mendahului mereka (mencari sumber gempa) dengan menunggang 
kuda kemudian berkata: "Kami temui (gempa itu) hanyalah lautan". 


LA 


b palangi Nn gi محمد مُحَمَّدِ‎ gg A را‎ KAYU pi KS 
ALAN SA بی ورمع ر سول‎ USA جب نمطم و‎ YANG AAS 
S8 pils a ANG Pa تَهُحَنَّى‎ PES AM A ANA 2 

2 الصاو تعما ‘بی کڪ‎ ALE JS نراپ ي لۇ‎ haha gag PIA 

BEE NE Is لَاتَجِدُون‎ 


Gn 


4 


3 


2609. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku 'Umar bin Muhammad bin Jubair bin 
Muth'im bahwa Muhammad bin Jubair berkata telah bercerita kepadaku Jubair bin Muth'im 
bahwa dia ketika berjalan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beserta orang- 


orang dalam rambongan pasukan yang baru kembali dari Hunain, datang orang-orang 
menemui dan meminta kepada Beliau hingga menyudutkan Beliau ke pohon berduri 
sementara selendang (kain) Beliau terjatuh. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tertahan 
lalu bersabda: "Berikan selendangku (kainku). Seandainya aku memiliki banyak pohon 
berduri ini sebagai harta maka aku akan bagikan kepada kalian lalu kalian tidak akan 
mendapati aku sebagai orang yang pelit, dusta atau pengecut". 


Bab: Berlindung dari sikap pengecut 


PAEL N E P SANGE KA ASA Ia deep ANANG‏ ونون 


PN 
2 


2 


lA A LA. Ne, ركو ىرسم‎ 72 4 1 Ta. sata LG 53 
يول إن‎ RL: SE IS e JS 


sasa AE AB ARUN SA گان‎ ala sale AI 


WA 


UAN 


A AT 


Bn 553 Pena A SENI وأو‎ AISI 


2610. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 
'Awanah telah bercerita kepada kami 'Abdul Malik bin 'Umair aku mendengar 'Amru bin 
Maimun Al Audiy berkata, adalah Sa'ad biasa mengajarkan anak-anaknya kalimat-kalimat 
(bacaan do'a) sebagaimana seorang guru mengajarkan anak-anak kecil menulis dan berkata: 
"Sesungghnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berlindung dengan membaca kalimat- 
kalimat tersebut pada akhir shalat (yaitu): "ALLAHUMMA INNII A'UUDZU BIKA MINAL JUBNI 
WA A'VUDZU BIKA AN URADDA ILAA ARDZALIL 'UMURI WA A'UDZU BIKA MIN FITNATID 
DUNYA WA A'UUDZU BIKA MIN 'ADZAABIL OOBRI" ("Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari 
sikap pengecut dan aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada serendah- 
rendahnya usia (pikun) dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa gubur") Lalu aku ceritakan hal ini kepada Mush'ab dan dia 
membenarkannya. 


ai 


Ta 


JELAS DL e MA ML BAG EN IG AA NN PENUAAN PA 
PE Pa TA so séis 1 PROEF / WY. JANI sis sala JALAN 


LA 


KA Ea Aa GA] 


2611. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Mu'tamir berkata 
aku mendengar bapakku berkata eku mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa berdo'a: "ALLAAHUMMA INNII A'UUDZU BIKA 
MINAL 'AJZI WAL KASALI WAL JUBNI WAL HAROMI WA A'UUDZU BIKA MIN FITNATIL 
MAHYAA WAL MAMAAT WA A'UUDZU BIKA MIN 'ADZAABIL 0081|" ("Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari sikap lemah, malas, pengecut dan kepikunan dan aku berlindung 
kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
gubur"). 


Bab: Orang yang mengabarkan pengalamannya dalam perang 


BALE Lan ESA SAN سف ڪن‎ NE ASI سوي‎ AB SS 


BEN ES x AA an NA NEH لدا الو‎ TT 


PA KA A SANA gie اله صل‎ 3 HIS 
2612. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Hatim dari 
Muhammad bin Yusuf dari As-Sa'ib bin Yazid berkata: Aku pernah bersahabat mendampingi 
Thalhah bin "Ubaidillah, Sa'ad, Al Miqdad bin Al Aswad dan 'Abdur Rahman bin 'Auf 
radliallahu 'anhum dan aku tidaklah mendengar seorangpun dari mereka yang bercerita dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kecuali aku mendengar dari Thalhah yang bercerita 
tentang hari peperangan Uhud". 


Bab: Wajibnya berangkat perang, dan kewajiban berjihad dan niat 


78 وو 


000 مَنَصو‎ PE MA CAN aat ; PERLA, AAS 


Tana 55i Aa pl PENA Pat عله‎ ZA AN PA YA Pete ا‎ AA Uh 
Pen اڪن هاون واا‎ etil 


2613. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin 'Ali telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id 
telah bercerita kepada kami Sufyan berkata telah bercerita kepadaku Manshur dari Mujahid 
dari Thowus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda pada hari penaklukan kota Makkah: "Tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan 
(Makkah) akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan 
berangkat berjihad, berangkatlah". 


Bab: Orang kafir membunuh seorang muslim kemudian ia masuk Islam dan berlaku 
lurus, kemudian ia terbunuh 
Ta 


77 وء 
NANG 4‏ 


Gn 


BB حعَ نأي هر‎ PENGEN عن ي‎ NAGA سف ا‎ PAN Si 
AN PENA UNI AE الله‎ AN EN 
AE JAN EMS Su 


2614. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah terawa terhadap dua orang dimana yang satu 
membunuh yang lainnya namun keduanya masuk surga. Yang satu berperang di jalan Allah 
hingga terbunuh. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuhnya lalu diapun 
(berperang) hingga mati syahid". 


â 22) Nu 21214 ce 23 155 75 155 1 2-2 200 
AN Ie NG 


“ 


A 


5 داس‎ “is KAT Pee عدم‎ A a NG sak EN, KANYA 
PI WAN WAN WANA ah Laga aga Aa Ser A و 3 ر 95 و‎ 
0 a a 


4 4 


PERAN GA aan‏ بر LA MEI‏ صان ینعی Ji SAE‏ ملم SA‏ مه الع 


Z 


KENA AWAN EA Baka NR SERANG INGI asas ES 


Ae a sa عَمْرُو بُنُْيَحْيَى بُنِسَعِيدٍ‎ pa Ia NAS ig 3 
2615. Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy telah bercerita kepada kami Sufyan telah 
bercerita kepada kami Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku 'Anbasah bin Sa'id dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam saat Beliau berada di Khaibar setelah Kaum Muslimin menaklukannya. Aku 
berkata: "Wahai Rasulullah, berilah aku bagian ghanimah". Lalu sebagian Bani Said bin Ash 
berkata: "Wahai Rasululloh, janganlah engkau beri bagian kepadanya". Lalu Abu Hurairah 
berkata: "Orang ini adalah pembunuh Ibnu Oougol". Lalu Ibnu Sa'id bin Al 'Ash berkata: 
"Mengherankan sekali orang ini, tupai yang turun kepada kami dari Qodum Dho'ni (nama 
gunung tempat asal Abu Hurairah), mencelaku (menuduhku) atas terbunuhnya seorang 
muslim yang dimuliakan oleh Allah karena aku, sedangkan Dia tidak menghinakan aku di 
hadapannya (terbunuh sebagai seorang kafir) ". Ia (perawi) berkata: "Aku tidak tahu apakah 
ia diberi bagian atau tidak. Sufyan berkata As-Sa'idiy bercerita kepadaku dari kakeknya dari 
Abu Hurairah berkata: Abu 'Abdullah as-Sa'idiy adalah 'Amru bin Yahya bin Sa'id bin 'Amru 
bin Sa'id bin Al 'Ash. 


Bab: Orang yang memilih jihad dari puasa 


Pd LA 
K7 CASA 


2 A2 


eka saé E E Par EA 


2 


LA 2 
P 2 


FAN أو‎ as 55 إلا‎ laka si 
2616. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah 
bercerita kepada kami Tsabit Al Bunaniy berkata aku mendengar Anas bin Malik radliallahu 
'anhu berkata; Abu Thalhah tidak pernah shoum (berpuasa) pada zaman Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam karena alasan berperang. Setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat 
tidak pernah aku melihat dia berbuka (tidak berpuasa) kecuali pada Hari Raya Fithri atau Hari 
Raya Adhha". 


Bab: Orang yang syahid ada tujuh selain terbunuh (dalam perang) 


LA 


KAS 3G Au الله ر 2ج ارا و و ر ےو‎ 24 
عَنَأَي هْرَيرَدَرَضِيَ الله عه أن‎ AN PE PE EH بن يوق أ‎ A MA 
ره‎ Pad 4 WA ET an 2-2 PAR E 
italos ANG saisi Ph KANGEN EA و م‎ 
4 »ر‎ A 5 - 
وَالشهيدقيسَييلٍالله‎ 


2617. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Sumayya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syuhada' (orang yang mati syahid) ada lima, yaitu 
orang yang terkena wabah penyakit Tha'un, orang yang terkena penyakit perut, orang yang 
tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan bangunan dan yang mati syahid di jalan Allah". 


CX 


2 ر‎ 20918 NEON KETS ANA sc. $ 
Un ADNAN PEN SE خر‎ daa 


“ 


ida sisa Sensa 4 Pa SAN 


2618. Telah bercerita kepada kami Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ashim dari Hafsh binti Sirin dari Anas bin Malik 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang mati karena 
penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim". 


yaa 


2 


Bab: Firman Allah "Tidaklah sama Mukmin yang duduk (tidak ikut perang)..... 


r? 


حَدَتَمَاأ بو Sai, PAMA Gk gen Ea‏ لْلَماكَرَلَت إلا 
وي الْقَاعِدُونَمِنَ uasa KA Je NG LES (insa SN‏ 
a KE‏ و A‏ - : و Tak‏ 
AN ES SS)‏ الْقَاعِدُو ا AN‏ 


2619. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Abu Ishag berkata aku mendengar Al Bara' radliallahu 'anhu berkata: Ketika turun ayat 97 
Surah an-Nisaa' yang artinya ("Tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk saja (tidak ikut 
berperang) dari kalangan Kaum Mu'minin..."), Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memanggil Zaid, maka dia datang dengan membawa papan tulis lalu dia menulis ayat itu. 
Kemudian Ummu Maktum datang mengadukan alasannya, maka turunlah ayat ini ("Tidaklah 
sama orang-orang yang duduk-duduk saja (tidak ikut berperang) dari kalangan Kaum 
Mu'minin tanpa memiliki alasan..."), 


“5 IM 


PES ب‎ Ss Se 0 0 Ea NA SS 


A 
TE 


am لح‎ 3519 REI AS Nae AAA Jaan شهاب‎ 


ا 


AN 


AG ساسا‎ NG d < 


pada Il laga 3 ور سول دصل الله‎ KE كاب ت‎ GA کشت إل جنب‎ ja 


2. Pd 


ZAZ P PEDE, PE AN 7 san, EA < PAN 
ase Sa قَالَفَجَاءََاءَ‎ LAM سَبيل‎ 35 ABU a ANN 

PA KW AMA 2 A‏ #3 و ر 4 | و 
PR san e akah‏ أَسَتطِيعٌ الجهاد AAT‏ رجا اعم JEG AAN sb‏ 


- 
ر3 2 و عمسم Pa‏ 


GAP SA Oia PE siá عَلَيَهِوَسَلَم وَفَحِذمْعَلَ‎ PATA a ya 
PAKA Bas) 


2620. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Shalih bin Kaisan dari Ibnu 
Syihab dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idiy bahwa dia berkata: "Aku melihat Marwan bin Al Hakam 
sedang duduk di masjid lalu aku menemuinya hingga aku duduk di sampingnya lalu dia 
mengabarkan kepada kami bahwa Zaid bin Tsabit mengabarkan kepadanya bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membacakan ayat 97 Surah an-Nisaa' kepadanya yang 
artinya ("Tidaklah sama orang-orang yang duduk-duduk saja (tidak ikut berperang) dari 
kalangan Kaum Mu'minin dengan orang-orang yang berjihad fii sabilillah..."), maka datang 
Ibnu Ummu Maktum kepada Beliau padahal Beliau sedang membacakan ayat itu kepadaku 
dengan berkata: "Wahai Rasulullah, seandainya aku mampu berjihad pasti aku akan 
berjihad". Dia adalah seorang yang buta. Maka Allah Tabaaraka Wa Ta'ala menurunkan ayat 
kepada Rosul-Nya pada saat paha Beliau sedang berada diatas pahaku dan aku merasa berat 
dengan paha Beliau tersebut (karena beratnya wahyu yang Beliau terima) hingga aku 
khawatir pahaku retak. Kemudian Beliau tenang kembali. Maka Allah 'AZZA WAJALLA 
menurunkan firman-Nya (kelanjutan ayat tersebut) yang artinya: ("Yang tanpa memiliki 
alasan..."). 


Bab: Sabar saat perang 


SER بن‎ ga PEN | و حَدَّكْمَاأَبُو‎ PUN $ IEEE اله بن‎ NG 


2 FRISA Igis Áá II AN NU آي النَصر‎ 
Fee 


2621. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Mu'awiyah bin "Amru telah bercerita kepada kami Abu Ishag dari Musa bin 'Ugbah dari 
Salim Abu An-Nadhar bahwa 'Abdullah bin Abi Aufaa menulis surat lalu aku membacakannya 
yang isinya berupa bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian 
berjumpa dengan mereka (musuh) maka bershabarlah"'. 


Bab: Hasungan untuk perang 


س و DAA‏ 


Asin, pE PAE NA R aaa‏ | سَحَاقَ £ ca Para EWAH z?‏ معت MAN‏ ضمي 


aaa as a ka ó NI سو‎ SA 
AWAN كو‎ > 


SANI DI A 


TEA peta ea MK JAE gas ga ARE AI 
NAJA A YA YAN 


2622. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Mu'awiyah bin 'Amru telah bercerita kepada kami Abu Ishag dari Humaid berkata aku 
mendengar Anas radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berangkat 
menuju Khandag (parit) yang sedang digali oleh orang-orang Muhajirin dan Anshar di waktu 
pagi yang sangat dingin, sementara tidak ada hamba sahaya yang bekerja seperti itu untuk 
mereka. Ketika Beliau melihat apa yang dialami oleh mereka berupa kelelahan dan 
kelaparan, Beliau bersya'ir: "Allahumma ya Allah, sesungguhnya kehidupan (yang 
sebenarnya) adalah kehidupan di akhirat. Maka itu ampunilah Kaum Anshor dan Muhajirin". 
Maka para sahabat membalasnya dengan bersya'ir pula: "Kami adalah orang-orang yang 
telah berbai'at kepada Muhammad. Untuk terus berjihad selagi kami hidup". 


Bab: Menggali parid 


G A 1G 


SETEL رضي‎ A JNE ada AA SAS 


F Par 
A 


SERA AN KANG حو‎ GE وو واا نار يقرو‎ AI 
ANS si مجيه تاوقو‎ anaké “عليه‎ DIANA asap SEN je يَعْوامْحَمَّدَ‎ saa Wg 
SA Jaa NGGI NG WAL SAR 


2623. Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits 
telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Sahabat 
Muhajirin dan Anshor menggali parit di sekitar Madinah dan mengangkut tanah bebatuan 
yang keras sambil bersya'ir: "Kami adalah orang-orang yang telah berbai'at kepada 
Muhammad. Untuk (berjuang) demi Islam selagi kami hidup". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab sya'ir mereka dengan bersya'ir: "Allahumma ya Allah, sesungguhnya 
tidak ada kebaikan melainkan kebaikan akhirat. Maka itu berkahilah Kaum Anshor dan 
Muhajirin". 


4 


: SEN صل‎ LING EEN مَعِعْتٌ الْمَاءَرَ م ضي‎ A ا ا‎ 
a E Jasa 24 


2624. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Abu Ishag aku mendengar Al Bara' radliallahu 'anhu: "Adalah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam turut mengangkut (tanah dalam penggalian parit pada perang Khandag) sambil 
bersya'ir: "Kalaulah bukan karena Engkau ya Allah, tentu kami tidak akan mendapat 
petunjuk". 


PA 1G 


SENI AA JUS : a BE ea al دد تھے د‎ 
b 4 اض بطو هو يقو ل لو لا أن‎ 6 SAE اناك‎ YES AN Ie PRE 212A 
لي‎ Gak NG gga SES Kan PKS VE ENI 


2625. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'Amru telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Abu Ishag dari Al Bara' radliallahu 'anhu berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pada perang al-Ahzab mengangkut tanah bebatuan dimana tanah-tanah itu telah 
menutup perut Beliau yang putih sambil bersya'ir: "Kalaulah bukan karena Engkau ya Allah, 
tentu kami tidak akan mendapat petunjuk, tidak pula menunaikan zakat dan mendirikan 
shalat". Untuk itu turunkanlah sakinat (ketenangan) kepada kami, dan kuatkanlah kaki-kaki 
kami bila bertenu (musuh) "."Sesungguhnya orang-orang (itu) telah berbuat aniaya terhadap 
kami, jika mereka menghendaki fitnah, kami tidak pernah peduli (menyerah) ". 


Bab: Orang yang tertahan udzur dari berperang 
AAN JE naa IE LEK دتا ميد ا‎ AR SIT PAS 


rasa YA Za صلی‎ 
2626. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Zuhair 


telah bercerita kepada kami Humaid bahwa Anas bercerita kepada mereka, katanya: "Kami 
kembali dari perang Tabuk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ". 


A 


Be AA ES ب‎ AA 


2 


a PA LAS aa اما‎ BSN JS عَلَيَهِوَسَلَّم َر‎ 
MAN Te LAN TER EL AE KAA سی‎ AE IN RS 


KAIN Aa 


2627. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad, 
dia adalah putranya Zaid dari Humaid dari Anas radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dalam suatu peperangan pernah bersabda: "Sesungguhnya ada kaum yang 
berada di Madinah tidak ikut berperang bersama kita, tidaklah kita mendaki bukit, tidak pula 
menyusuri lembah melaikan mereka bersama kita (dalam mendapat) pahala berperang 
karena mereka tertahan oleh udzur (alasan) yang benar". Dan berkata Musa telah bercerita 
kepada kami Hammad dari Humaid dari Musa bin Anas dari bapaknya Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda. Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhariy: "(Sanad) yang pertama lebih benar". 


Bab: Keutamaan puasa di jalan Allah 


Ina نتوی‎ Bag ANE A SES Aa Dan Pe 
aa Kas HE PAN KE en sS 


55 Fiat كدالو جه عن كار‎ Jong امي‎ BAR 


2628. Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Nashr telah bercerita kepada kami 'Abdur 
Rozzaq telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata telah bercerita kepadaku Yahya 
Sa'id dan Suhail bin Abi Shalih bahwa keduanya mendengar an Nu'man bin Abi 'Ayyasy dari 
Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; "Barang siapa yang shoum (berpuasa) satu hari di jalan Allah, maka Allah 
akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh tujuh puluh musim". 


Bab: Keutamaan sedekah di jalan Allah 


ARA 2219 2 7‏ ر عر | Loo‏ اور وور 
Bae‏ سَعُدُة SALA Ka PNS Nak a A GAK‏ 
Aa 1‏ 


BE ٤ يساما من انع رو نف ريل اموجن‎ PA “daya 
zi AI : PAR ى عَلَيّهِفقَالَ‎ KIAMA USA MES 


24 


2629. Telah bercerita kepadaku Sa'ad bin Hafsh telah bercerita kepada kami Syaiban dari 
Yahya dari Abu Salamah bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang menginfagkan sepasang sesuatu di 
jalan Allah, maka penjaga surga akan memanggilnya, dimana setiap pintu ada penjaganya, 
yaitu dengan berkata: "Kemarilah". Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah, itulah orang yang 
tidak akan rugi dan sengsara". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku 
berharap kamu termasuk diantara mereka". 


AE لوالا‎ DA ip DEN AAS SAS ab NASA Pen 


1 ل 4 


rê Va وهر َبَعْدِي‎ SS SIN K US Kl سكم امع‎ ae صل‎ ANG sa 
E BEBAN SAN sai la 


= ME LE Jo LAN SS A ياق‎ AP Nah 


P 
4 WA 


A‏ ?8 ور ب 


AENG NGA I waga PARI 
NG ASEAN Ma ta METE AN Jeda 
pa JAM ES sê e NI 2 AR NE, Fa 


SENI كينو‎ AN Aa AAA Pbb 25 33 Ab 
KAN 33 Dn Sasa ENI PANA NA 225 


2630. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan telah bercerita kepada kami Fulaih 
telah bercerita kepada kami Hilal dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 
'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu bersabda: 
"Sungguh yang aku khawatirkan atas kalian sepeninggalku adalah bila dibukakan kepada 
kalian keberkahan bumi". Maka Beliau menyebut bunga-bunga dunia yang dimulai dengan 
yang pertama lalu dilanjutkan dengan yang lainnya. Lalu ada seorang yang berdiri seraya 
berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kebaikan akan datang membawa keburukan?" Maka 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam terdiam atas pertanyaan orang itu. Kami berkata: "Beliau 
sedang mendapat wahyu". Maka orang-orang terdiam seolah di atas kepala mereka ada 
burung yang bertengger. Kemudian Beliau mengusap wajahnya yang penuh dengan keringat 
lalu bertanya: "Mana orang yang bertanya tadi? Apakah kebaikan itu?" Beliau bertanya tiga 
kali."Sesungguhnya kebaikan itu tidak akan datang kecuali (dengan membawa) kebaikan. 
Sesungguhnya apa yang ditumbuhkan pada musim semi dapat membinasakan atau dapat 
mendekatkan kepada kematian kecuali seperti ternak pemakan dedaunan hijau yang apabila 
sudah kenyang dia akan memandang matahari lalu mencret kemudian kencing lalu dia 
kembali merumput (makan lagi). Dan sungguh harta itu seperti dedaunan hijau yang manis. 
Maka beruntunglah seorang muslim yang dia mendapatkan harta dengan hag dan dengan 
hartanya itu dia nafkahkan di jalan Allah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu 
sabil (musafir yang kehabisan bekal). Dan barangsiapa yang mengambil harta dunia tanpa 
hak ia seperti orang yang memakan namun tidak pernah kenyang dan harta itu akan menjadi 
saksi baginya pada hari giyamat". 


Bab: Keutamaan orang yang memberi bekal untuk orang yang berjihad di jalan 
Allah 


í siala أو‎ SE قَالَحَدَدِْي يَحْيَى‎ Band Wa are NA ega Paha ابو‎ San 


Ta LA 


NASA ATA TG AN LN 2 2 
J Baa AN أنَّرَسُولَاسَصَل‎ BEA ر يدبن حال رضي‎ ia NG en Lin bai 


129 an 2 yh ہم و‎ G pd 


Fa (ya A‏ جَهِرَ Jari ES ija A Pegi‏ بځیر و فقدغرًا 


2631. Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits 
telah bercerita kepada kami Al Husain berkata telah bercerita kepadaku Yahya berkata telah 
bercerita kepadaku Abu Salamah berkata telah bercerita kapadaku Busr bin Sa'id berkata 
telah bercerita kapadaku Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang mempersiapkan (bekal) orang yang berperang 
di jalan Allah berarti dia telah berperang (mendapat pahala berperang). Dan barang siapa 
yang menjaga (menanggung urusan rumah) orang yang berperang di jalan Allah dengan baik 
berarti dia telah berperang". 


12 IERA? GL ا و لا‎ agi 2 ر ر‎ 
SANA Gg a SAS AH حَدَكْنَامُوسَى‎ 
الان‎ Wae NAN kat Ie Ea م کن يدل‎ aja SAN 
ا‎ 24 lái 

2632. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Hammam 
dari Ishaq bin 'Abdullah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tidak pernah memasuki rumah di Madinah selain rumah Ummu Sulaim kecuali rumah istri- 


istri Beliau. Lalu ditanyakan kepada Beliau tentang hal ini, maka Beliau menjawab: "Sungguh 
aku berbelas kasihan kepadanya karena saudaranya terbunuh di sisiku". 


Bab: Memakai wewangian yang dikenakan oleh mayit saat perang 


س و pLA‏ 


NGE‏ عدا ن عبد الو PE SAS‏ الحا رث EA SAS‏ عنمو سی باذ قال 
813 يو NIS‏ اش WEI ja ABE SAS SS‏ 
يخي سك ا لا جي TAN NE‏ و مَل LAS‏ يعني من الَو IP BASE‏ 
yA MU ea‏ الئاس P3 KETS‏ هتا حٌى a KÉ Sa TS a‏ 


MAA, SEA KN SA KÊN a ka SEN an 


2633. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah bercerita kepada kami 
Khalid bin Al Harits telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Musa bin Anas berkata, lalu 
dia bercerita tentang peperangan Yamamah, katanya: Anas menemui Tsabit bin Qais dimana 
kedua pahanya terbuka ketika dia sedang mengoleskan wewangian. Lalu Anas bertanya 
kepadanya: "Wahai paman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak datang (pada 
peperangan)? ' Pamannya berkata: "wahai kemenakanku aku baru saja datang", lalu dia 
melumuri tubuhnya dengan hanuth (minyak wangi yang biasa dioleskan kepada mayyit) 
kemudian masuk dalam barisan, setelah itu Anas bercerita bahwa orang-orang melarikan diri 
dari pertempuran, maka Tsabit bin Oais berkata" begitu? menyingkirlah, lapangkan jalanku 
hingga dapat menyerang musuh, bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kami tidak 
pernah seperti ini (lari dari musuh) alangkah buruknya perilaku yang kalian ambil dari 
musuh". Diriwayatkan oleh Hammad dari Tsabit dari Anas. 


Bab: Keutamaan mengintai musuh 


pet berani D Ni a اا‎ 


1 


3 “6 LA Beng? 


2 1 يد ارِيَّاوَحَوَ‎ ja Pe 


2634. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Siapakah yang sanggup membawa informasi tentang keadaan kaum 
(musuh) perang Al Ahzab kepadaku?" Az Zubair berkata: "Aku". Kemudian Beliau berkata 
lagi: "Siapakah yang sanggup membawa informasi tentang musuh kepadaku?" Az Zubair 
berkata lagi: "Aku". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap 
Nabi memiliki Hawariy (pembela yang setia), dan hawariyku adalah Az Zubair". 


Bab: Apakah pengintai boleh dikirim seorang diri 


SENA ani مكدر سي جَابر‎ la E NA GEA Fi WALK PA 


Pad - 


NAN NA KAJANG - 45 Ps KN BK PE Ra ANDA 


. 


Z 


KANGIN EA NGA KG NP a SŽ‏ : لحري حَوَارِيّاَِنَ 
ARER‏ 


2635. Telah bercerita kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Uyainah 
telah bercerita kepada kami Ibnu Al Munkadir bahwa dia mendengar Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan kepada orang- 
orang (untuk mencari info tentang musuh). Shadaqah berkata: "Aku kira kejadiannya saat 
perang Al Ahzab". Maka Az Zubair menyanggupinya. Kemudian Beliau kembali menawarkan 
kepada orang-orang dan kembali Az Zubair yang menyanggupinya. Kemudian Beliau kembali 
menawarkan kepada orang-orang dan lagi-lagi hanya Az Zubair yang menanggupinya. Maka 
kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap Nabi memiliki 
Hawariy (pembela yang setia), dan hawariyku adalah Az Zubair bin Al 'Awwam". 


Bab: Dua orang melakukan safar 


ASAM‏ بو PA NG Noa‏ يرث قال 


A 


3 صاحب ل‎ ING Kdi 2 gada NI: AN na انْصَرَفْتٌ‎ 
Aaka DE 

KS Asi 

2636. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Abu Syihab 
dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu Oilabah dari Malik bin Al Huwairits berkata, Aku berpamitan 
pulang kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam lalu Beliau bersabda kepada kami, aku dan 
sahabatku: "Adzanlah lalu gomat dan hendaklah yang menjadi imam siapa yang paling tua 


usianya diantara kalian berdua". 


Bab: Pada ubun-ubun kuda telah tertulis kebaikan hingga hari kiamat 
A ANG PA Aga Pa ا ی و‎ PL RA ر اوو‎ 
J sn TEBU رَضى‎ PAS ES عن افع‎ NASI Pp SSS 
2 4 و‎ A 2 Z g 
AT 2۸ NG و ر ر | * ر‎ 739 -5 
sake 3 ف ئو اصماالخير إلى‎ JASA a الله صل الله‎ 


2637. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah bercerita kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu "anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Seekor kuda (yang digunakan untuk fii sabilillah), pada ubun-ubunnya 
akan terus ada (mendatangkan) kebaikan hingga hari giyamat"'. 


SEMEN ANE GA ANE KAN sed kai اغف ق د 3 عُمَرَ‎ 
KAA NA AAN BEAN GA P3 gana SN يوسم قال‎ sandang 


عَنْعْرَْةَب نأ الْجَعْدِتَابَعَهُمْسَدَ a‏ 

2638. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'Umar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 

Hushain dan Ibnu Abi As-Safar dari Asy-Sya'biy dari 'Urwah bin Al Ja'di dari Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Seekor kuda (yang digunakan untuk fii sabilillah) terikat pada 

ubun-ubunnya kebaikan hingga hari giyamat". Sulaiman berkata dari Syu'bah dari 'Urwah bin 

Abi Al Ja'di. Hadits ini ditelusuri pula oleh Musaddad dari Husyaim dari Hushain dari Asy- 
Sya'biy dari 'Urwah bin Al Ja'di. 


ADA AKA KAS L AG 8 7 Ta, 25 KA PAG ”ييار هم 2 و‎ IS ANGEL 
z? ر اوہہ ر‎ 
KAA ANG ga a 


2639. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari 
Syu'bah dari Abu At-Tayah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Keberkahan selalu ada pada ubun-ubun kuda (yang 
digunakan untuk fii sabilillah) ". 


Bab: Jihad akan berlangsung hingga hari kiamat 


LA 
IM 


Wira Pu SAN A a Ka SAS JAJAN 
A 2 
KN AAA يوم‎ ige WA Ana 


2640. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Zakariya' dari 
'Amir telah bercerita kepada kami 'Urwah Al Barigiy bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Seekor kuda (yang digunakan untuk fii sabilillah) terikat pada ubun-ubunnya 
kebaikan hingga hari giyamat, berupa kebaikan pahala dan ghonimah (harta rampasan 


perang) ". 


Bab: Orang yang menambatkan kuda untuk jihad di jalan Allah 
= BA Naning gand BG AH I ANG ANGGA jaka US 


SAN ليدومل‎ PANGGANG AAN Ks 


A 2 2 و‎ 0 4 
شْبَعَهُوَرِيّهُوَرَوَتَهُ‎ pu AN GL سَبِيل الله‎ 


aa 


2641. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Hafsh telah bercerita kepada kami Ibnu Al 
Mubarak telah mengabarkan kepada kami Thalhah bin Abi Sa'id berkata aku mendengar 
Sa'id Al Magburiy bercerita bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang memelihara seekor kuda 
untuk fii sabilillah karena iman kepada Allah dan membenarkan janji-Nya maka 
sesungguhnya setiap makanan kuda itu, minumannya, kotorannya dan kencingnya akan 
menjadi timbangan (kebaikan) baginya pada hari giyamat". 


Bab: Nama kuda dan keledai 


CARA 2 6‏ مه ونام Ta‏ موي اماه 5 sraza‏ مك AG‏ 
das SS‏ مُحَمَدُبنْأبي کر SAS‏ نس يمان نا ي حازم ڪن BN‏ نِا ي BN ES‏ 


PERASAN AN LEA ANG بو‎ AE das At ahei 


ABAL AS ABS مىر اه مأب‎ SB Se a 


A 


Ji 56 SNG AISI NG JANG b اقتا و قحم‎ ab gh gg ASi AN 
at AI MAAN ELANG Maa $ 


“grana -£ A مَأ‎ 2 


2642. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abu Bakar telah bercerita kepada kami 
Fudhail bin Sulaiman dari Abu Hazim dari 'Abdullah bin Abu Qatadah dari bapaknya bahwa 
dia pernah keluar bepergian bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu Abu Oatadah 
tertinggal bersama dengan sebagian sahabat yang sudah berihram sedangkan dia tidak 
berihram. Lalu mereka melihat seekor keledai liar sebelum dia melihatnya. Ketika mereka 
melihat keledai tersebut maka mereka meninggalkan Abu Oatadah hingga ketika dia 
melihatnya dia segera saja menunggang kuda miliknya yang dinamakan al-Jaradah. Lalu dia 
meminta agar mereka melemparkan tombaknya kepadanya namun mereka tidak mau. 
Akhirnya dia sendiri mengambil tombaknya lalu dibawanya hingga dia dapat menyembelih 
(dengan cara menikam) keledai tersebut. Kemudian dia memakannya dan mereka pun ikut 
memakannya namun kemudian mereka menyesal. Setelah mereka bertemu dengan Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam, Beliau bertanya: "Apakah kalian masih punya sisa darinya". Dia 
berkata: "Masih ada pada kami kakinya". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambil 
lalu memakannya. 


AE an En 38 ISe aneh 5 ARE Pat BS Ip as 


d 


A mL, ا‎ P ENYA TAN ti ا‎ LN goa DK AG 2 DANA AS 

PAGE 5 NAHAN WG AF Ae سام ن‎ sale Je ENG Nad 
4 A 

P الا‎ 


2643. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin "Abdullah bin Ja'far telah bercerita kepada kami 
Ma'an bin 'Isa telah bercerita kepada kami Ubay bin 'Abbas bin Sahal dari bapaknya dari 
kakeknya berkata: "Dahulu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki kuda yang berada di 
kebun kami yang diberi nama Al Luhaif". Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhariy: Dan sebagian 
mereka menamakannya Al Lukhoif". 


ISA سم على جار‎ ANE SAS JL gge ab a 
BAGI رسو‎ SEBAB GA see BEA ae STA 
GEA KAT ANA AE ALM IK AN TAA ADA 


- 
LI 


7 A 5 
LA الئاس کال لا نبیر‎ ESA 
2644. Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim dia mendengar Yahya bin Adam telah 
bercerita kepada kami Abu Al Ahwash dari Abu Ishaq dari 'Amru bin Maimun dari Mu'adz 
radliallahu 'anhu berkata: "Aku pernah membonceng di belakang Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam diatas seekor keledai yang diberi nama 'Uqoir lalu Beliau bertanya: "Wahai Mu'adz, 
tahukah kamu apa hak Allah atas para hamba-Nya dan apa hak para hamba atas Allah?" Aku 
jawab: "Allah dan Rosul-Nya yang lebih tahu". Beliau bersabda: "Sesungguhnya hak Allah 
atas para hamba-Nya adalah hendankah beribadah kepada-Nya dan tidak menyekutukan- 
Nya dengan sesuatu apapun dan hak para hamba-Nya atas Allah adalah seorang hamba tidak 
akan disiksa selama dia tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun". Lalu aku berkata: 
"Wahai Rasulullah, apakah boleh aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" 
Beliau menjawab: "Jangan kamu beritahukan mereka sebab nanti mereka akan berpasrah 
saja". 
4-54 


ر وام 35م و AN‏ 917 م ANGKA? L AG Na” pe Tera 1K 3 > Mah‏ 
حدثتا محمد بن ڊشار حَدثتاغندر USS‏ عة سيعت SS‏ عن اذ go 5 Na‏ اللْهعَنْه قال 


1 


24 £ NK As ANANG, EEN en ni ر٣ ر ور‎ GA Aae 75 Â kaé 
Sun aR ka GEA A baL B3 


Ama قر‎ 


2645. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah aku mendengar Qatadah dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata; Pernah terjadi gempa bumi menimpa penduduk Madinah 
kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminjam kuda kami yang dinamakan Mandub 
lalu Beliau berkata: "Kami tidak mendapatkan gempa itu namun yang kami temui hanyalah 
lautan". 


Bab: Penjelasan tentang kesialan kuda 


E س ر وه رودم 3 وور‎ 2 4 sR. -Ñ PA Pa KAP 


4 


ا و E‏ ر ا ر ماس ان و ا ر 
JBL AN‏ سيعت Gal‏ صل Al AAN‏ يقو ل HANG)‏ مني تلات ةف الْمَرَسِوَالْمَرَأَقِوَالدَارٍ 
Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib‏ .2646 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Salim bin "Abdullah bahwa Abdullah bin‏ 


'Umar radliallahu 'anhuma berkata aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, "Sesungguhnya kesialan ada pada tiga hal, pada kuda, wanita dan tempat tinggal". 


AA بسر‎ ane نويتار‎ EA ri Nb kak ja Sis 
Z م‎ 21 < fs f NA کاو کہ‎ ۹ EPA URAT AA 
SU pop AN AN 85333 SNG ja ANN ANN SA غ‎ 


2647. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Hazim bin 
Dinar dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idiy radliallahu "anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Kalau ada kesialan pada sesuatu, maka ada pada wanita, kuda 
dan tempat tinggal". 


Bab: Tiga macam kuda 


- A 


NG sig يهر‎ bê EA 3 Pa AA Pa AAA aa 223 AFETAR 
للا لر جل اجر و لر جل س ةر و لر جلو رر اما‎ SARA ماسولا ولا‎ 


IM 


d An gi 35 Ha Paál Jkh Aa pa + اليم‎ 


gê NG BELLA SG‏ فين گات ارو انا 


4 - Pan 4 < م‎ > 2 LE Da 22 و‎ T 7 
SEA ES BB En jih a ANG KAG ANG 
II ISI ASA SE الْإسْلَامكَهِيَ‎ JAYA ga 56 خُر اور‎ 


A 


A 55 


yae ga as BIA Jani tya Eiai ع فبا إا هذ‎ iuj blus £ 
LA As BI ve z5} 


2648. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin Aslam 
dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kuda itu ada tiga jenis. Yang pertama kuda yang bagi 
seorang pemiliknya menjadi pahala, yang kedua menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan 
dan yang ketiga mendatangkan dosa. Adapun orang yang mendapatkan pahala adalah orang 
yang menambat kudanya untuk kepentingan fii sabilillah dimana dia mengikatnya di ladang 
hijau penuh rerumputan atau taman. Apa saja yang didapatkan kuda itu selama berada 
dalam pengembalaan di ladang penuh rerumputan hijau atau taman maka semua akan 
menjadi kebaikan bagi orang itu. Seandainya talinya putus lalu kuda itu berlari sekali atau 
dua kali maka jejak-jejak dan kotorannya akan menjadi kebaikan bagi pemiliknya. Dan 
seandainya kuda itu melewati sungai lalu minum darinya sedangkan dia tidak hendak 
memberinya minum maka semua itu baginya adalah kebaikan. Yang kedua adalah seseorang 
yang menambatkan kudanya dengan kesombongan, pamer dan permusuhan terhadap Kaum 
Muslimin maka baginya adalah dosa disebabkan perbuatannya itu". Dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang keledai, maka Beliau menjawab: "Tidak ada 
wahyu yang diturunkan kepadaku tentang itu kecuali ayat 7 - 8 Surah Al Zalzalah, yang 
mencakup banyak faedah (yang artinya): ("Maka barangsiapa yang beramal kebaikan seberat 
biji sawi maka dia akan melihat balasannya dan barang siapa yang beramal keburukan 
seberat biji sawi maka dia akan melihat balasannya"). 


Bab: Memukul kuda milik orang lain dalam perang 


MEN 3 EN NS AN PICS SS عقيل‎ PASS AA SAS 


Pd A 
رعو‎ 


Kaji MIA Jo AN PI a CL p pti‏ اق ا 


0070 e2 


SEA á SANA A se IN عقيل‎ A 


P4 


JA 


DEN شِيَدُوَالنّاسُ حلفي‎ LAI ALAA KN APA AH 
MN Pi gabah ANA gah ak AA a ya Pe 


a 


Sa pura DIA pad NA SE Ja JUS 


KANA 


E PANAI ك‎ sb 


A 


2 


A 2 


r 
- 


II aa ia MEI ES AA AN ss يُطِيف بِالْجَمَلٍ‎ 


A 


ee | KANE SS SN In ENYA WS‏ لَك 


2649. Telah bercerita kepada kami Muslim telah bercerita kepada kami Abu 'Agil telah 
bercerita kepada kami Abu Al Mutawakkil An-Najiy berkata: Aku menemui Jabir bin 
'Abdullah Al Anshoriy lalu aku katakan kepadanya: "Ceritakanlah kepadaku apa yang kamu 
dengar dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam". Dia berkata: "Aku pernah bepergian 
bersama Beliau dalam suatu perjalanan safar yang Beliau lakukan". Abu 'Agil berkata: "Aku 
tidak tahu apakah perjalanan untuk peperangan atau 'umrah"."Setelah kami hampir akan 
kembali, Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang ingin bersegera menemui 
keluarganya silakan". Jabir berkata: "Maka kami kembali dimana aku mengendarai untaku 
yang warnanya merah kehitaman dan sangat lambat. Sementara itu orang-orang ada di 
belakangku. Ketika dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menghampiriku dan bersabda kepadaku: "Wahai Jabir, berhentilah sebentar". Lalu Beliau 
mecambuk untaku dengan cemeti sekali cambuk, hingga untaku melompat dari posisinya. 
Kemudian Beliau berkata: "Apakah kamu akan menjual unta ini?" Aku jawab: "Iya". Setelah 
kami sampai di Madinah dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memasuki masjid di tengah- 
tengah kerumunan para sahabat dan akupun masuk mengikuti Beliau dan aku telah 
mengikat unta di tempat penambatannya maka aku berkata kepada Beliau: "Ini unta Tuan". 
Maka Beliau keluar lalu menuntun unta itu seraya berkata: "Unta ini adalah unta kita". Lalu 
Beliau mengirim beberapa awag (mata uang) berupa emas dan berkata: "Berikan emas ini 
kepada Jabir". Kemudian Beliau berkata: "Apakah kamu sudah menerima uang 
penjualannya? Aku katakan: 'Ya, sudah". Lalu Beliau berkata: "Uang itu dan unta buat kamu". 


Bab: Menaiki kuda yang susah dikendalikan 


7 
2 LAN. 


NGAEN Gb » Ng A لعشت‎ EKA MEN IE مداخو‎ KE لدب‎ SAS ra 


4 - 


JET BE ANIS Ah NU Gel AE Je LAN a Sd 


KANG sale Pa ISL 


2650. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Oatadah aku mendengar Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu berkata: Pernah terjadi gempa bumi di Madinah kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam meminjam kuda milik Abu Thalhah yang dinamakan Mandub lalu 
mengendarainya kemudian (setelah kembali), Beliau berkata: "Kami tidak mendapatkan 
gempa itu namun yang kami temui hanyalah lautan". 


Bab: Bagian kuda 


TAP رضي‎ KENA AA GE LAS SARA ESA 


War! JUAN SULE حب وسَهمًا‎ KAYUN aa PN Jas la pal ziz AIA 
gha K YSS قله اَيَو بعالو حمر‎ 


2651. Telah bercerita kepada kami 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah dari 'Ubaidillah dari 
Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjadikan dua saham (bagian kebaikan) untuk kuda dan satu saham untuk pemiliknya. Dan 
berkata Malik: Diberi bagian bagi kuda dan kuda Turki berdasarkan firman Allah 
SUBHANAHU WATA'ALA yang artinya ("Dan kuda, baghol dan keledai untuk 
dikendarai"."Dan tidak ada yang diberikan bagian lebih selain kuda". 


Bab: Menuntun kuda milik orang lain dalam perang 


adhi 


D AA ban Taman aa Pe inka 
KIE رَس شو اهصق‎ a) EK (sala sala PAP AI AE 
الْمُمَلِمُونَ‎ JS AA aa sapa BUSUI BEI aa 


< 2 An 


JAAN RN AS َر‎ dh kaa gak EN صل‎ AN AE بال هام‎ Si 
Go SEENI sis ka pad EN PELAN بلجَامها و‎ ST ENG) gek anah aki 
RARA Kera اع‎ A 

2652. Telah bercerita kepada kami Outaibah telah bercerita kepada kami Sahal bin Yusuf dari 


Syu'bah dari Abu Ishaq, Ada seorang laki-laki berkata kepada Al Bara' bin 'Azib radliallahu 
'anhuma: "Apakah kalian kabur dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pada peperangan 


5 


A 


Hunain?" Dia berkata: "Tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah kabur". 
Sesungguhnya Hawazin adalah suatu kaum yang ahli memanah dan kami ketika bertemu 
dengan mereka kami mampu meladeni mereka dan mereka kalah, namun kaum muslimin 
mulai serius dengan ghanimah mereka menghujani kami dengan anak panah, sementara 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah kabur. Sungguh aku melihat Beliau tetap 
diatas baghol (peranakan antara kuda dengan keledai) Beliau yang berwarna putih 
sementara Abu Sufyan menuntun baghol tersebut dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku adalah seorang Nabi yang tidak berdusta dan aku adalah anak dari 'Abdul 
Muthallib". 


Bab: Sanggurdi kuda dan pelananya 


WAN 


A 
عير ا و و عر اف 7 وو‎ brg IN ور وا‎ NAN 


e RMF SA JS BL ASI Sila sale SISA SAN 


£ A Pi 
JAN NG ho 
I ر‎ 


2653. Telah bercerita kepadaku 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah dari 'Ubaidillah dari Nafi' 
dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bahwa apabila 
Beliau memasukkan kakinya kedalam pijakan pelana sementara unta Beliau telah siap 
berdiri, maka Beliau bertalbiyah dari masjid Dzul Hulaifah. 


Bab: Menunggang kuda tanpa pelana 


: SALA Je LAN ANN SA Bs خاو‎ 


2 > BI GB ااه ر‎ 2 E E 
Bai وَسَلَمعَلَ قَرَسِعْرَيِمَاعَكَيَِسَرَ‎ 
2654. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin 'Aun telah bercerita kepada kami Hammad dari 


Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menemui mereka 
dengan menunggang kuda yang tidak berpelana dan di lehernya ada sebilah pedang". 


Bab: Kuda yang lamban 


A 5" z. S? <57 I Pa Lahat 222A و‎ AK مه ودر‎ NA لم‎ 259 
بَّنِ مَالِشِرَضي الله‎ 16 3S, Kana AN Was YES Sis 
< 


jaan JANGE‏ غو Sy A ka sak Ne NS BEA‏ يفطت أو 
bsa 5‏ قَلَمَارَ ج قال و GIANG A KA PANTI SEAL‏ 


2655. Telah bercerita kepada kami 'Abdul A'laa bin Hammad telah bercerita kepada kami 
Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik 
radliallahu "anhu bahwa penduduk Madinah pernah mengalami gempa bumi sesekali, lalu 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menunggang kuda milik Abu Thalhah yang jalannya lamban 
atau padanya ada kelambanan. Maka tatkala kembali Beliau bersabda: "Kami dapatkan kuda 
kalian ini sangat cepat. Setelah itu kuda itu tidak lagi dapat dikalahkan larinya". 


Bab: Balapan kuda 


SAN AE A FEN عْمَرَ رضي‎ NGE عن افع‎ Ne gê 


IE ya a ع وَأَجْرَى مالم‎ SES an 


P 


Pa Pa 
تيمرو‎ A - 70 2 
AL ١ 6 ۱ 

قبيصه 
7 


4 56 خم‎ 57 2 NAS... - » 
Ae ai ASI És Aia مَسَجِدِبَنِي زَُرَيقِقَالَابَيُعْمَرَ‎ 
4 4, 


Jeng مسج دي رر‎ Eng pat Jaa ع مس‎ BBI AN EA قال‎ 


2656. Telah bercerita kepada kami Oabishah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memacu kuda pacuan dari Al Hafya' hingga Tsaniyatul Wada' dan memacu kuda 
yang bukan kuda pacuan dari Tsaniyatul Wada' hingga masjid Bani Zurai'. Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma: "Aku termasuk orang yang ikut dalam pacuan kuda itu". Berkata 
'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan berkata telah bercerita kepadaku 'Ubaidullah, 
berkata Sufyan: "Jarak antara Al Hafya' ke Tsaniyatul Wada' antara lima atau enam mil 
sedangkan jarak antara Tsaniyatul Wada' ke masjid Bani Zurai' satu mil". 


Bab: Menyiapkan kuda pacuan 


MERA ALA A AS, tê UAN CA ANA Men 


A 


IA gga AN AE 3 SI AN akan adl: 
KAN ES MAS PTE GAS a. 


2657. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Al Laits 
dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berlomba pacuan kuda dengan kuda yang tidak disiapkan sebagai kuda pacuan yang jaraknya 
antara Tsaniyatul Wada' sampai ke masjid Bani Zurai'. Dan 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhuma termasuk orang yang ikut dalam pacuan tersebut. Abu 'Abdullah Al Bukhariy 
berkata: "amadan artinya ghooyatan (batas akhir) ", seperti firman Allah OS al-Hadid ayat 16 
yang artinya: ("Maka berlalulah masa yang panjang atas mereka"). 


Bab: Batas akhir dalam pacuan kuda yang terlatih 


و A‏ ر ر ی و ا رم داهم 2 4 
SIS‏ عد الله Pena gi a AE EA PSA MAAN‏ 


SA 


ANE AGAN JANG MAN و‎ LA و وال‎ Ga EAE EÁ رضي‎ 
35 AY a سَبَعَة‎ AILE كانم‎ GG Z MEA KAYA KANA 


A 


- 
A G < 


3+ NG BIASA AS se ASI 
a AA ياءو دان‎ 


Hae ETS NENENG چو گا‎ DESA LA DIAM 7 


r 


r 7 pa j 57 5 2 ANG 4 
er a AA ذلك قال ميلا مودق کارا‎ 


2658. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Mu'awiyah telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhuma berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berlomba pacuan 
kuda dengan kuda yang disiapkan sebagai kuda pacuan dimana Beliau melepasnya dari al- 
Hafya' dan batas akhirnya di Tsaniyatul Wada'. Aku bertanya kepada Musa: "Berapa 
jaraknya? ' Dia berkata: "Antara enam atau tujuh mil. Dan Beliau juga berlomba pacuan 
dengan kuda yang bukan kuda pacuan dari Tsaniyatul Wada' sampai batas akhirnya di masjid 
Bani Zurai'. Aku bertanya: "Berapa jaraknya? ' Dia berkata: "Satu mil atau sekitar itu". Dan 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma adalah termasuk orang yang ikut dalam pacuan kuda itu". 


Bab: Unta Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 
EN ge JUN LA : Nae bê إِسَحَاقَ‎ Sasa BAR ا ا‎ SAS 


MSN ala saleh TERT. 


2659. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Mu'awiyah telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata aku mendengar Anas 
radliallahu 'anhu berkata: "Unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dipanggil dengan al- 
'Adhbaa'. 


EA Jo Ag ا ال‎ CARA ا‎ El 
Sen BAN ai a KSH a تشن‎ EBEE 


TAAT 


S‏ ماليا إا وضعو لەموتى نار 
Ae ee‏ صل الہ aka gahe‏ 


2660. Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada kami Zuhair dari 
Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki unta 
yang dinamakan dengan Al 'Adhbaa' yang tidak terkalahkan. Berkata Humaid: "Atau tidak 
pernah terkalahkan". Kemudian datang seorang Arab Baduy dengan menunggang unta lalu 
mengalahkan unta Beliau. Kejadian ini menggusarkan KaumMuslimin hingga Beliau mengerti 
benar apa yang sedang terjadi. Maka kemudian Beliau bersabda: "Sudah menjadi kemestian 
bagi Allah dimana tidak ada sesuatu yang tinggi dalam perkara dunia melainkan Dia pasti 
akan merendahkannya". Musa meriwayatkannya dengan panjang lebar dari Hammad dari 
Tsabit dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Bighal Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


NAN 


3 كني ابو إِسَحَاقَقَالَم ا‎ KA AMA ANA Sa Singa داعو‎ 
SAS ASN San Maa HN Jasa : Kes jo Lê) الْحَارِتْقَالَمَاكرَ‎ 


2661. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin "Ali telah bercerita kepada kami Yahya telah 
bercerita kepada kami Sufyan berkata telah bercerita kepadaku Abu Ishag berkata: Aku 


mendengar 'Amru bin Al Harits berkata: "Tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
meninggalkan sesuatupun (saat wafat) kecuali baghol Beliau yang berwarna putih, senjata 
dan sebidang tanah yang semuanya dijadikan sebagai shadagah". 


Pem دا ور يعن سَفْيَانَكَالَ حَدَكِي أب‎ 44a? 33 NAGA 


4 


asa z BIS LIGA NE ND اهوت‎ ANA 
adhakané ga اله‎ ke NJÊNG فلوم وازن‎ NG Cadas 3 


MALE NGANG يفو‎ ka pak EA ت آ خدبلجامه او‎ JA AA وأو‎ 


“ 


2662. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan berkata telah bercerita kepadaku Abu Ishag dari Al Bara' 
radliallahu "anhu: Ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya: "Wahai Abu 'Umarah, 
apakah kalian kabur pada peperangan Hunain?" Dia berkata: "Tidak, demi Allah. Tidaklah 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam kabur dari perang akan tetapi yang kabur adalah orang- 
orang yang tergesa-gesa, dimana suku Hawazin menghadang mereka dengan panah-panah 
mereka sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap diatas baghol Beliau yang 
berwarna putih sementara Abu Sufyan menuntun baghol tersebut dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersya'ir: "Aku adalah seorang Nabi yang tidak berdusta dan aku adalah 
anak dari 'Abdul Muthallib". 


Bab: Jihadnya kaum wanita 


Z 


Es انعنم‎ AAE KÍ لم دن گور‎ CANA 


EN AN la ANE Ye Ga NE EN ENGGEN can Sena PAN 
F wi: عن‎ NEN ea ALIS 


2663. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan dari Mu'awiyah bin Ishag dari 'Aisyah binti Thalhah dari 'Aisyah, ummul mu'minin 
radliallahu 'anha berkata: "Aku meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk 
berjihad, maka Beliau bersabda: "Jihad kalian adalah haji". Dan 'Abdullah bin Al Walid 
berkata telah bercerita kepada kami Sufyan dari Mu'awiyah dengan hadits seperti ini. 


PA AN KAYU NIA PE oi ڪن ڪيپ‎ Ngak Mana SN GRAN SAS Aan SAS 
2 A 2 
ANU عَنَالْجِهَادِقَقَالَنعَمَ‎ KAL pala PAP A عَايسَةَأَمَالْمُؤْمِنينَ‎ 


2664. Telah bercerita kepada kami Oabishah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
Mu'awiyah dengan hadits seperti ini. Dan dari Habib bin Abi 'Amrah dari 'Aisyah binti 
Thalhah dari 'Aisyah, ummul mu'minin radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam 


bahwa para istri Beliau bertanya kepada Beliau tentang jihad, maka Beliau bersabda: 
"sebaik-baik jihad (bagi kaum wanita) adalah hajii". 


Bab: Peperangan wanita di lauatan 


BAN LENGAN BELI بو‎ GEN 3 KERAS MENANAM ES 


Z 
wW ya KH 


BA Je ANG ASI AA ري قال سيعت انار‎ Hana 
2 A A RLA GN, م 9 م‎ A ر سس‎ 
Ta 25 den ea KASI AI Aan 


ann sa ES KAN YAAA Jana gt:‏ اللَهأنيَجَعَلَِي مهم 
pa Hae ESA ASA ai CA ALAN‏ 


A 
KAA A 


CS PEMAI يقال قال نض قرو‎ iyasa لينو‎ Jaa NGGE 
SAE EL SP 2 FORATE A 
2665. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Mu'awiyah bin 'Amru telah bercerita kepada kami Abu Ishaq, dia adalah Al Fazariy dari 
'Abdullah bin 'Abdur Rahman Al Anshoriy berkata aku mendengar Anas radliallahu 'anhu 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke rumah putri dari Milhan kemudian 
Beliau berbaring disisinya lalu tertawa. Maka putri Milhan bertanya: "Apa yang membuat 
Tuan tertawa, wahai Rasulullah?" Maka Beliau berkata: "Ada orang-orang dari umatku 
dimana mereka sebagai pasukan di jalan Allah yang mengarungi lautan yang hijau bagaikan 
raja-raja di atas singgasana". Lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah 
agar Dia menjadikan aku termasuk dari mereka". Maka Beliau berdo'a: "Ya Allah jadikanlah 
dia termasuk diantara mereka". Kemudian Beliau berbaring lagi lalu tertawa kembali. Lalu 
dia bertanya seperti tadi atau bertanya mengapa Beliau tertawa. Maka Beliau menjelaskan 
seperti itu pula. Maka dia kembali berkata: "Berdo'alah kepada Allah agar Dia menjadikan 
aku termasuk dari mereka". Maka Beliau berdo'a: "Ya Allah jadikanlah dia termasuk diantara 
mereka". Beliau selanjutnya bersabda: "Kamu akan menjadi orang-orang yang pertama dan 
bukan yang terakhir". Perawi berkata; Anas berkata: "Kemudian wanita tadi menikah dengan 
'Ubadah bin Ash-Shomit lalu di kemudian hari dia mengarungi lautan bersama Binti 
Qarazhoh. Ketika kembali ke daratan dia menunggang hewan tunggangannya lalu hewan itu 
membantingnya hingga dia terjatuh lalu meninggal dunia". 


Bab: Laki-laki mengajak isterinya dalam perang 


تن 


NG PS DANA AN 2 BAK Rae PAEA ena 


ES SAN 3 PE 567 NANG asilé pe 3 aa NG Ai‏ اللَمعَنَحَدِيثْ 


- ftaa 


Fie ANY ga sase PELAN bea ya a‏ ع 


P 


g 


Hg Aas Para DIAN ee Atap It nas‏ وَغَرَاهًا 
Naas kaa 7 KALA 2 Lê ó Wi‏ لْحِجَابُ 


2666. Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Minhal telah bercerita kepada kami 'Abdullah 
bin 'Umar An-Numairiy telah bercerita kepada kami Yunus berkata aku mendengar Az Zuhriy 
berkata aku mendengar 'Urwah bin Az Zubair, Sa'id bin Al Musayyab, 'Algomah bin Wagosh 
dan 'Ubaidullah bin 'Abdullah tentang peristiwa yang terjadi pada diri 'Aisyah radliallahu 
'anha dimana setiap orang dari mereka bercerita kepadaku bagian-bagian hadits, 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila hendak bepergian 
Beliau melakukan undian di antara istri-istri Beliau, dan siapa yang namanya keluar berarti 
dialah yang turut menyertai Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Suatu hari Beliau mengundi 
diantara kami untuk peperangan yang Beliau lakukan lalu yang keluarlah undianku 
(bagianku). Maka aku berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam setelah 
diturunkan ayat hijab". 


Bab: Peperangan wanita bersama kaum laki-laki 


<í 


SA عَنَأَفيْسِرَضِيَ‎ A A تابو مَعْمَر‎ 
TAG $ KING a سم‎ = 
Lk ئكاي کر‎ o AAN AN GAN 


A 


Saga بعلم‎ AN ES غر‎ 2830 AN ES Sg ىحَدَمسوة‎ NE AA 
SIN IE Be AG Kebal الو م کر‎ Bale ر‎ 


2667. Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits 
telah bercerita kepada kami 'Abdul "Aziz dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Ketika perang 
Uhud berkecamuk, orang-orang melarikan diri dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Dia 
berkata: "Sungguh aku melihat "Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim berjalan dengan 
cepat hingga terlihat gelang kaki keduanya sambil membawa girab (tempat ait terbuat dari 
kulit). Dan berkata perawi lain: mengangkut girab, dengan selendang keduanya lalu 
menuangkan ke mulut para pasukan. Kemudian keduanya kembali untuk mengisi air 
kedalam girab kemudian kembali datang menuangkan air ke mulut pasukan". 


Bab: Wanita membawa geriba air untuk orang-orang dalam perang 


Para HIS TEMBAK KPA نلف‎ A 
و‎ arr 4 RD .” GAS وم‎ 


(Ka بعض‎ SAI ba SENI AA NAD AIR رضي‎ ALAN 


الله 
اا عط هدا AAN SA AK‏ وسم الي عِنْدَكَ يُرِيدو Lip AKA‏ 
وافلا اال ا را وقول ayat Al Pe‏ 
قلغم چا گات كرف ر تا اقرب يو مأ PE‏ عبد افر تخِيط 


2668. Telah bercerita kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah 
mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab berkata Tsa'labah bin Abu Malik bahwa 
'Umar bin Al Khaththab radliallahu "anhu membagikan kain selimut terbuat dari wol kepada 
para wanita Madinah lalu tersisa satu kain selimut yang baik. Maka sebagian orang yang 
berada di dekatnya berkata: "Wahai Amirul Mu'minin, berikanlah ini kepada cucu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam yang berada disisi anda itu". Yang mereka maksud adalah Ummu 
Kultsum binti "Ali. Maka 'Umar berkata: "Ummu Salith lebih berhak". Ummu Salith adalah 
wanita Anshor yang berbai'at kepada Rasululloh Shallallhu 'Alaihi Wasallam. 'Umar 
selanjutnya berkata: "Sesungguhnya ia pernah membawakan girab untuk kami ketika perang 
Uhud". Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: "tazfiru artinya takhithu', " yaitu menjahitkan. 


Bab: Wanita mengobati orang-orang yang terluka saat perang 


SC 7 14. 7 wrae LN LA PL YAN | 2 ع نكيل و وه‎ BN روي‎ PA | 


Ki Pat T Tsuna ek pa Ss 3 en at 2124 5 7 A rr 
و ندا وي الجر حى و نر دالقتلى إلى المَدِيتة‎ an ka pae مَع لبي صل الله‎ 
2669. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah bercerita kepada kami Bisyir bin Al 
Mufadhdhal telah bercerita kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubayyi' binti 
Mu'awwidz berkata: "Kami ikut bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam (dalam 


peperangan) dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa 
pulang yang gugur ke Madinah". 


Bab: Wanita membawa korban luka dan tewas ke Madinah 


A - 2 PA 2 Z Pa Pa 

PENA AA‏ رجه ANGGAWA‏ بعال م . wa LAN‏ تس نوه ANE ZWE‏ ع 
SS‏ مس دد a CAS‏ بن المقضل BUS ENG pan NE SAE‏ 

er PENA Tech 2 2 ود ها او رار م ?دور 22م‎ ana 21-34 ر‎ 
إلى المديتة‎ BAN الق مو نخدم هو نر الجر حى و‎ AL AA ga الله‎ Ea 
2670. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Bisyir bin Al 
Mufadhdhal dari Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata: "Kami ikut 
berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dimana kami memberi minum pasukan, 

melayani mereka dan membawa pulang yang terluka dan yang gugur ke Madinah". 


Bab: Mencabut anak panah dari badan 


4 
“ag 


3 0 < 97 2 4 Tgn see Ng AG 4 
CVE أْسَامَهُعَنْ بْرَيدِبنٍ عَبَدِاشَمَعَنَ أي بْرَدَدَعَنَأ ي مُوسَى‎ PNS العَلاءِ‎ Aah kera 
Ata وه‎ As 3 مام م 7رر و‎ 2 NAK ofl 4 رو‎ Da. P عو‎ A NGA? ل‎ 
هذاالسَّمم تہ عتە فت امن هالماءفدخَلت‎ SB Er Bpr أبو عا‎ Bas 
F Al oA قنز‎ Cr J بحة عايب ي‎ 28 » GI 
4 Pa Z Z A 

- وك‎ sing Ba AAA ع و ل عفر شع‎ A 4 ES 

على ابی صل La an Sl‏ فأخبرته فقال الله PEA RE‏ 


2671. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah dari Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu berkata; 
Abu 'Amir terkena panah di atas hewan tunggangannya lalu aku menghampirinya maka dia 
berkata: "Cabutlah panah ini". Maka aku mencabutnya lalu keluarlah air memancar darinya. 


Kemudian aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku kabarkan tentang 
peristiwa tadi maka Beliau berdo'a: "Ya Allah ampunilah 'Ubaid bin 'Amir". 


Bab: Berjaga-jaga saat perang di jalan Allah 


SAE سوي‎ Pd SESUAI مشي‎ < 5 AA BI Ja Pena 


مسهر 


GAN sa aga gas At 5070002 AN رَيِيعَةَكَالَتَعِعَتُعَايِشَدَرَضِي‎ 


و 


NANANG AR: g LÉ PANAI pa صالڪًا يڪرس‎ A ANE 


نا يوقا SANI‏ ايه aa‏ 


2672. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Khalil telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin 
Mushir telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah berkata aku mendengar 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berjaga-jaga (tidak tidur) di malam hari. Ketika 
sampai di Madinah, Beliau bersabda: "Seandainya ada seorang sholih yang randa menjagaku 
di waktu malam". Ketika kami mendengar suara senjata, Beliau bertanya: "Siapakah itu". 
Orang itu menjawab: "Saya Sa'ad bin Abu Waqosh datang untuk menjaga Tuan". Maka 
kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidur. 


2 1 1 5 
fo 7 r to... - fo 7 د 1 مان‎ SI 2 85472 AA AA 22 NGE I 
Lah 


di; SANG JA gan JK kasa : Cadas EEEN رضي‎ Sg 
A su AVEA ea TING aL PAAR EARST 


AZLA KA 


ii ata اوقا ا‎ Sea 


PAN KESAH asé Aa Par, Neta 
Jawan Ban Dots II دسو اتکس وإ إداشيك قلا انفش‎ nak ولم‎ 33 


A 


a‏ بون آي ایج زاي 


2 


BA ELIA‏ الْحِرَاسَةَ كَانَفي الَجِرَ aa‏ )5 كاد الاق كَانَفي السَّاقَةَإِنَ 


& A 


wA A 26 cc 2 G A 3 7 5 2 7 
SRS ra JANG طو‎ YENG AE ai) Ngan dhan) ودنهو‎ ISA 
يَطيبُ‎ iya وهي‎ NE NG Gan EA 


2673. Telah bercerita kepada kami Yahya binYusuf telah mengabarkan kepada kami Abu 
Bakar. Yaitu Ibnu 'Ayyasy dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Binasalah hamba dinar, dirham, kain tebal 
dan sutra. Jika diberi maka ia ridha jika tidak diberi maka ia tidak ridha". Israil tidak 
memarfu'kannya dan Muhammad bin Juhadah dari Abi Hashin dan 'Amru menambahkan 
kepada kami, dia berkata telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 
Dinar dari bapaknya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi Sallallhu 


'Alaihi Wasallam bersabda: "Binasalah hamba dinar, dirham, kain tebal dan sutra, jika diberi 
maka ia ridha jika tidak diberi maka ia mencela. Binasalah dan merugilah ia, jika tertusuk duri 
maka ia tidak akan terlepas darinya. Beruntunglah hamba yang mengambil tali kendali kuda 
fii sabilillah, rambutnya kusut dan kakinya berdebu. Jika ia menjaga maka ia benar-benar 
menjaga, jika ia berada dibarisan belakang maka ia benar-benar menjaga barisan belakang, 
jika ia meminta izin maka ia tidak akan diberi izin, jika ia menengahi maka penengahannya 
tidak diterima" (karena menghindari riya' dan pamer dan tidak punya ambisi apapun). 
Firman Allah fata'san maksudnya Allah berfirman: "Maka Allah membinasakan mereka". Kata 
thuubaa mengikuti wazan (suku kata) fu'laa yang artinya kebaikan yang diberikan. Kata itu 
menggunakan huruf « (ya') yang diubah ke huruf s (wau) berasal dari kata yathibu (baik). 


Bab: Keutamaan membantu dalam perang 


K 1 EMA 7 ر ور‎ “6 
مالك رضي‎ me obb Mae we $ UB شعبَة عَنّ‎ Š مُحَمَّدَبنْعَرَعَرَةَ حَدَتْنَا‎ Was 
5 2 G, 277% مو‎ Zed, a 5 s, lao كور‎ 
SEL AIbi AS وَهوَأ‎ LA ÉNE یر‎ Ean NGALANI 

oz SG 


A Z ا ار > وذ2ائ.ء و2‎ -£7 
rag KESAS يَصَبَعو‎ LN 


2674. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah telah bercerita kepada kami 
Syu'bah dari Yunus bin 'Ubaid dari Tsabit Al Bananiy dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
berkata: "Aku pernah menyertai Jarir bin 'Abdullah dan saat itu dia melayaniku". Jarir bin 
'Abdullah lebih tua usianya dibanding Anas. Jarir berkata: "Sungguh aku melihat Kaum 
Anshor mengerjakan sesuatu (melayani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) dimana 
kemudian tidak aku temui seorangpun dari mereka kecuali aku memuliakannya". 


p- a LA A 4 Z 2 ۶ 4‏ 0 
SA‏ 2 ه ودى ام Zaza SLI‏ 2 223 و Aj 57 27 Í‏ 2 
PI -‏ بن عبر ر JP‏ عمر و بن ابي عمر ومو عب بر 


Z Z 
w Pa 3G 


AI‏ بن مالك KI Gg‏ اللَمُعَلَيَهوَسَلَّمْ إل حير 


GAS A 3,4 IgA 


4 7 0 ور + 3 WA 4 2 Mt Kak > D‏ ع 
aaa‏ فما قد مالي صل aha gak KN‏ جاو بدالا حدقا هدا جبل Serai‏ 


Pa 
2 
٠ 


7 
2 


AÉ PEE jan‏ س ر ر۶ BG my ss Pp‏ و 
PA SA TANTE aa Ilang‏ اه مک KAN‏ ك تتاف صاعتاو Exa‏ 
P r - A CaP ASI A) ci y r Sem‏ 


2675. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari 'Amru bin Abi 'Amru mantan budak (yang telah dimerdekakan 
oleh) Al Muthallib bin Hanthab bahwa dia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
berkata: "Aku keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menuju Khaibar dimana 
aku melayani Beliau. Ketika Beliau kembali pulang dan sampai di dekat gunung Uhud, Beliau 
bersabda: "Gunung ini mencintai kita dan kitapun mencintainya". Kemudian Beliau memberi 
isyarat dengan tangan Beliau ke arah Madinah seraya bersabda: "Ya Allah sungguh aku 
mensucikan apa yang ada diantara dua bukit hitam ini (maksudnya Madinah) sebagaimana 
Nabi Ibrahim Alaihis Salam mensucikan Makkah. Ya Allah berilah berkah kepada kami dalam 
takaran sho' dan mud kami". 


o a ae ا‎ PA nana Del NA 5 


PA ? 3 Ata ام 4 - اھ و ع کر‎ AA 
LS KAN 1 ا‎ 2 
pi 


Zal 2 YA BA (NP Ke AEDE ع 4 رو‎ 

Jasa pa‏ َالَو اال ر گاب 9 بواج قال لين صلل 

SENA TAN A و ا‎ 

عَلَيهِوَسَلَمَ ذهب المَفْطِرُو AS‏ 

2676. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Daud Abu ar-Robi' dari Isma'il bin Zakariya' 
telah bercerita kepada kami 'Ashim dari Muwarrig Al 'Ijliy dari Anas radliallahu 'anhu 
berkata: "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dimana kebanyakan dari 
kami berlindung dengan kainnya masing-masing (karena panas terik) ". Adapun orang yang 
tetap berpuasa mereka tidak melakukan apa-apa, dan yang berbuka mereka mengerahkan 
tunggangan mereka, bekerja keras dan mengurus (orang-orang yang berpuasa). Kemudian 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang yang berbuka pada hari ini telah 
bepergian dengan mendapatkan pahala". 


Bab: Keutamaan orang yang membawa bekal saudararanya dalam perang 


2 2 A2 PAN 


BA P ra a 
Pe AI A AIA سام کال‎ EA SAN 
g A 3. 2 4 ا مر‎ AN ? ANG A 
SISA JEN EE gak كل‎ pala Nn) SE 


8. 


صدقه 


2677. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Nashr telah bercerita kepada kami 'Abdur 
Rozzag dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Pada setiap ruas tulang ada kewajiban shadagah. Setiap hari 
dimana seseorang terbantu dengan tunggangannya yang mengangkat atau mengangkut 
barang-barangnya di atasnya adalah shadagah. Ucapan yang baik adalah shadagah dan 
setiap langkah yang dilakukan seseorang menuju shalat adalah shadagah dan orang yang 
menunjuki jalan adalah shadagah"'. 


Bab: Keutamaan ribath di jalan Allah 


ea ALE BAE MSI EMAS ma Pe s ANa CS 
AEAEE PETEN A PA 
PEA AES ALAN ya Pen SN utan o 

4? ور‎ A 


SKS 


2678. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar Abu An-Nadhar telah 
bercerita kepada kami 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Dinar dari Abu Hazim dari Sahal bin 


Sa'ad As-Sa'idiy radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Ribath (bersiap siaga) satu hari di jalan Allah lebih baik dari dunia dan apa saja yang ada 
diatasnya dan tempat cambuk seorang dari kalian di surga lebih baik dari pada dunia dan apa 
saja yang ada diatasnya dan berangkat pada awal hari (pagi) atau berangkat pada akhir hari 
(siang) untuk berperang di jalan Allah lebih baik dari pada dunia dan apa saja yang ada 
diatasnya ". 


Bab: Keutamaan orang yang mengajak anaknya dalam peperangan sebagai pelayan 


Aya SANA کن ئی نمالو ر ی‎ 5 Rene PAN SAK SIS 
20 é FS - 26 EEA A NAN > NG و‎ ASA SE 


Pe 2 - ر ور‎ aa UTK x HAI 2 FI 
Ta Len daa IE IAI Aa MANIS EN اهَفت‎ SAN 
A 


NS AA ALAA LN لجرو‎ AA ENYA BANI sia 
KAR inn IN حصن ذ کر‎ LEAN AG َي‎ Sa 5 
Aap Pa NA EN زو هاو كَاَتَعَرُوسَاقَاصَطْفَاهَارَسُو اله صل‎ 


- 


AA ار ا ر‎ P us AKAR 202 2 2 G 
PO اذ‎ ega لله عليّهقَ‎ PA انطع صغير ۾‎ A e ANA A كد‎ 
Pe Ane ada sat aja GA SESI 35 


LA 


یتر سول الله صل اليه و xis‏ 5 ا ن يُحَوَي فاو راء Peni YEL bo pa, EA Êsa‏ 


IM A 


WEI siihe زا ادر‎ E عر‎ a 
رَاهِيمٌ‎ Fiji يلا‎ Inilah AAN rs) jaga A3 ابل‎ 


0 


pelasa كن‎ NANG 


2679. Telah bercerita kepada kami Outaibah telah bercerita kepada kami Ya'gub dari 'Amru 
dari Anas bin Malik radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada 
Abu Thalhah: "Carilah seorang ghulam (anak kecil sebagai pelayan) dari ghulam milikmu 
untuk melayaniku selama keberangkatan ke Khaibar. Maka Abu Thalhah keluar bersamaku 
dengan memboncengku. Saat itu aku adalah seorang anak kecil yang hampir baligh. Aku 
melayani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat Beliau singgah dan aku selalu 
mendengar Beliau banyak berdo'a: "ALLAHUMMA INNI A'UUDZU BIKA MINAL 'AJZI WAL 
KASALI WAL BUKHLI WAL JUBNI WA DLAL'ID DAINI WA GHALABATIR RIJAAL" (Ya Allah aku 
berlindung kepada-Mu dari (sifat) gelisah, sedih, lemah, malas, kikir, pengecut, terlilit hutang 
dan dari keganasan orang"). Kemudian kami sampai di Khaibar. Ketika Allah membukakan 
kemenangan kepada Beliau pada peperangan itu, diceritakan kepada Beliau tentang 
kecantikan Shofiyah binti Huyay bin Akhthab yang suaminya telah terbunuh dan dia 
menjanda. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam memilihnya untuk diri Beliau sendiri 
(sebagai tawanan) lalu Beliau berangkat bersamanya hingga ketika kami tiba di Saddal 


Shohbaa', dia beristirahat lalu Beliau membuatkan baginya tempat (kemah) lalu membuat 
makanan terbuat dari kurma dalam wajan kecil kemudian Beliau berkata: "Beri tahu orang- 
orang yang ada di sekitarmu". Dan itulah walimah (resepsi pernikahan) Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan Shofiyah. Kemudian kami berangkat menuju Madinah. Anas 
radliallahu 'anhu berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan 
Shofiyah di belakang unta tunggangan Beliau dimana Beliau duduk di atasnya dan 
meletakkan lutut Beliau sedemikian rupa sehingga Shofiyah bisa meletakkan kakinya di atas 
lutut Beliau kemudian berjalan mengendarainya. Maka kami terus berjalan hingga ketika 
kami hampir tiba di Madinah, Beliau memandang ke bukit Uhud seraya berdo'a: "Ini adalah 
gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya". Kemudian Beliau memandang ke 
arah Madinah lalu berdo'a: "Ya Allah sungguh aku mensucikan kota yang terletak di antara 
dua bukit hitam ini (Madinah) sebagaimana Ibrahim AS mensucikan Makkah. Ya Allah, 
berikanlah barakah kepada mereka (penduduk Madinah) dalam takaran mud dan sho' 
mereka". 


Bab: Mengarungi lautan 


TIA NI PEN IA BSA بو‎ MS 
4 


pe bia sal NA pat Pat AIA PA SA NGAEN رضي‎ 


JAN AE SAS y ab né NBA يَضْحَكقَالَتٌ يار‎ 
ORAA AN Pa GNER 27 NANING TELNE ATAF AES 
iiO ga A áe NANG 2 GLEN Fine AA Ja قال‎ 


416 َرَو PUS NGE Las) dar AN Sea Ea‏ قَعَتٌ فَائْدَقَتٌ 
A‏ 784 | 


2680. Telah bercerita kepada kami Abu An Nu'man telah bercerita kepada kami Hammad bin 
Zaid dari Yahya dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
berkata Ummu Haram telah bercerita kepadaku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pada suatu hari pernah berkata di rumahnya dimana Beliau terbangun lalu tertawa. Maka 
dia bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang membuat Tuan tertawa,?" Maka Beliau bersabda: 
"Aku kagum dengan sekelompok kaum dari umatku dimana mereka sebagai pasukan yang 
mengarungi lautan bagaikan raja-raja di atas singgasana". Maka aku berkata: "Wahai 
Rasulullah, berdo'alah kepada Allah agar Dia menjdikan aku termasuk dari mereka". Maka 
Beliau bersabda: "Kamu orang yang termasuk diantara mereka". Kemudian Beliau tertidur 
lalu bangun sambil tertawa. Dan Beliau berkata sebagaimana perkataan yang tadi sebanyak 
dua atau tiga kali. Akupun kembali berkata: "Berdo'alah kepada Allah agar Dia menjadikan 
aku termasuk dari mereka". Maka Beliau bersabda: "Kamu akan menjadi orang-orang yang 
pertama". Kemudian Ummu Haram dinikahi oleh 'Ubadah bin Ash-Shomit lalu di kemudian 
hari dia berangkat dalam suatu peperangan bersamanya. Ketika kembali ke daratan dia 
(Ummu Haram) mendekati hewan tunggangan untuk dikendarainya namun ia terjatuh dan 
hewan itu menginjak lehernya (hingga meninggal dunia). 


Bab: Orang yang meminta pertolongan dengan orang-orang yang lemah dan shalih 
dalam peperangan 


PAN Ie gag ii SARAN PA EN RU MA ڪرپ‎ A BANG Na 


الله ته اول قضلا عي AISI Pa‏ عليه وَسلَم هدصر ونو ررقو Sis‏ 


2681. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Thalhah dari Thalhah dari Mush'ab bin Sa'ad berkata Sa'ad menganggap 
bahwa dirinya memiliki kelebihan dibanding orang lain. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya 
(do'a) orang-orang yang lemah (diantara) kalian". 


LAYAN 


DEA ka IA Ea jak ? 27 DENGAN SAS Sar 5 PA Sis 
توه الي‎ - 72 Hak KANAN AAS رو‎ Ks Nasa عله‎ ZA AN aa 
Su AS أت‎ Pale pakan 253 13 das apa 


S3 < 35 


عله A KANAN AS 5 Wi da sale‏ صَحِبَصَاحِبَ أَصْحَابٍ لدبي صَلَّ 
RSA NG a PA EL‏ 


2682. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dia mendengar Jabir dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhum dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan datang suatu zaman dimana akan ada 
sekelompok orang yang berperang lalu ditanyakan: "Apakah diantara kalian ada yang telah 
mendampingi Nabi shallallahu "alaihi wasallam? Maka dijawab: "Ya". Maka pasukan itu 
menang". Dan akan datang zuatu zaman zaman dimana akan ada sekelompok orang yang 
berperang lalu ditanyakan: "Apakah diantara kalian ada yang telah mendampingi sahabat- 
sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam? Maka dijawab: "Ya". Maka pasukan itu pun 
menang. Dan akan datang suatu zaman dimana akan ada sekelompok orang berperang lalu 
ditanyakan: "Apakah diantara kalian ada yang telah mendampingi sahabatnya para sahabat 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam? Maka dijawab: "Ya". Maka pasukan itu pun menang". 


Bab: Tidak mengatakan "Si fulan syahid" 


اور وير 


KE Se a 


a11 


KEM SAN ASA JE AAK D KE AI 2581 
Seek GEN sa ومام إل کرو و مال الک ڪر وا گر‎ 


1s ر‎ 


SEE Ben Iual s SANGE HSE AN 


A a BE ر‎ A 
KE 2 تت‎ gila CS 7 AKA 7 


LA 


Penan TA PAN RAN JJ na Wala sale AN 


A - 
P e7 


iaag ENG asasi‏ عَالوَجُلجْرَحَاشَدِيدَاكَاسَتْمْجَلَالَمَوْتَ 

N TANE VAAN NECIO NET 
CT JLN AB لاله قال‎ AS D ag 
mong لت آئاڌڪم ڪر جَت في طب هڅ جر‎ SISA GAN kak JÊN IR تَهُمِنَ‎ 
Sun Jkh ASA NG فَاسَتَعْجَلَالْمَوْ‎ 


9 


ya A PRA 7 7 
ea SA JAN Jai JAN EN AI Kesal AE AA 


2 1 Z 5 2 


KAN JA ta aÉ SNN JS RAN ÉN 


2683. Telah bercerita kepada kami Outaibah telah bercerita kepada kami Ya'qub bin 'Abdur 
Rahman dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idiy radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berhadapan dengan Kaum Musyrikin lalu saling berperang. 
Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bergabung dengan bala tentara Beliau dan 
musuhnya pun bergabung kepada bala tentara mereka, ada di antara sahabat Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam seorang yang ditemukan dalam keadaan sendirian terluka sangat 
parah dan terbunuh oleh pedang. Lalu setelah itu ada yang berkata: "Hari ini tidak ada 
seorangpun di antara kita yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang didapat fulan 
ini". Namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah sungguh dia 
termasuk dari golongan ahlu neraka". Lalu ada seseorang lak-laki di tengah orang banyak 
menimpal: "Aku ada bersama orang itu, laki-laki itu bercerita bahwa ia pergi bersama fulan, 
hingga apabila dia berhenti diapun ikut berhenti dan apabila dia maju menyerang iapun ikut 
menyerang, laki-laki itu berkata: "lalu fulan tersebut terluka sangat parah sehingga 
mengantarkannya hampir kepada kematian. Lalu laki-laki itu meletakkan pedangnya di tanah 
dan ujung pedangnya diletakkah diantara dua dadanya lalu dia membunuh dirinya sendiri". 
Maka orang yang bersamanya tadi pergi menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu 
berkata: "Aku bersaksi bahwa Tuan adalah benar-benar utusan Allah". Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya: "Kenapa kamu berkata begitu?" Orang ini menjawab: "Karena fulan yang 
Tuan sebutkan tadi benar-benar dia penghuni neraka". Maka orang-orang kaget mendengar 
ucapannya itu. Aku katakan: "Aku menjadi saksinya. Aku telah keluar bersamanya dimana 
aku mencarinya kemudian aku dapatkan dia dalam keadaan luka parah hampir menemui 
ajalnya lalu dia meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkah diantara 
dua dadanya lalu dia membunuh dirinya sendiri. Maka pada kesempatan itu juga Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan 
amalan ahlu surga berdasarkan yang nampak oleh manusia padahal dia adalah dari golongan 
ahlu neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan ahlu neraka berdasarkan yang 
nampak oleh manusia padahal dia adalah dari golongan ahlu surga". 


EX 


Bab: Hasungan untuk (latihan) melempar 
تمت مدي‎ LIL lh EKA Ta AE SS 


LING 3 Pe فا‎ PAN ja SALAM ARE ع رضي‎ SI 
Isa e 


4 


Wabah DIA‏ سول الله صل الله SS IG NG ya SL Aa sale ANG‏ رمي 
KANG ga la a 2 a‏ ڪچ 16 £- 


2684. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah bercerita kepada kami 
Hatim bin Isma'il dari Yazid bin Abi 'Ubaid berkata aku mendengar Salamah bin Al Akwa' 
radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah lewat di hadapan 
beberapa orang dari suku Aslam yang sedang berlomba dalam menunjukkan kemahiran 
memanah, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Memanahlah wahai Bani Isma'il, 
karena sesungguhnya nenek moyang kalian adalah ahli memanah. Memanahlah dan aku ada 
bersama Bani Fulan". Salamah berkata: "Lalu salah satu dari dua kelompok ada yang 
menahan tangan-tangan mereka (berhenti sejenak berlatih memanah), maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Mengapa kalian tidak terus berlatih memanah?" 
Mereka menjawab: "Bagaimana kami harus berlatih sedangkan Tuan berpihak kepada 
mereka?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berlatihlah, karena aku bersama 
kalian semuanya". 


DANA ا تكن أي‎ WA La an 


2685. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami 'Abdur Rahman 
bin Al Ghosil dari Hamzah bin Abi Usaid dari bapaknya berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda pada saat perang Badar ketika Beliau membariskan kami menghadapi 
Ouraisy: "Jika mereka mendekati kalian maka seranglah dengan anak panah". 


Bab: Bermain dengan tombak dan selainnya 


76 و رهس 
A‏ 


PERISA NEG ANE jas A دكار اهيبن مو‎ 
dls GAN E Ae pegas Aa Ke An D A 


- 


SA . TALANG ANG Wee 25323 93226 PES SEN 


2686. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari Ibnu Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata: Ketika para budak Habasyah sedang bermain menunjukkan kebolehannya 
menggunakan alat perang mereka di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba 
'Umar masuk lalu mengambil kerikil kemudian melemparkannya kepada mereka. Maka 


2 


Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah mereka wahai 'Umar". 'Ali 
menambahkan, telah bercerita kepada kami 'Abdur Rozzag telah mengabarkan kepada kami 
Ma'mar: "(Mereka bermain) di dalam masjid" 


Bab: Tameng, dan orang yang mengguanakan kawannya sebagai tameng 


272 


D 
حبر ماع‎ DAHA و‎ 


NA AL a A Adaa محمد‎ PASS 


یتو مال ری ANE‏ ّم gasak AN Jag NG‏ واج 
PES a AA GELANG A53 Š, Aa SL Ass‏ ضع كي 


2687. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad telah aa kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Auza'iy dari Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Thalhah 
dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thalhah pernah bertameng bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dalam satu perisai. Abu Thalhah adalah seorang yang ahli 
memanah. Apabila dia memanah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperhatikan dan 
melihat ke tempat sasaran anak panah itu. 


e KE Ka Sa Dona 
II AE می و جهو کہ رَتَرَيَاعِيَتْهُوَ کا‎ - TT AN 2 ga 


4 


(3-26 MAH o کت امكف گار أت لكر‎ sp 
FA ae A Jala 


2688. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah bercerita kepada kami Ya'qub bin 
'Abdur Rahman dari Abu Hazim dari Sahal berkata, Ketika topi baja di atas kepala Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pecah dan wajah Beliau berlumuran darah serta gigi geraham 
Beliau pecah, "Ali hilir mudik membawakan air dengan perisai sebagai wadahnya. Adalah 
Fathimah tatkala melihat darah terus mengalir semakin banyak dalam air basuhan dia 
mengambil tikar lalu membakarnya (sampai menjadi debu) kemudian menempelkannya 
pada luka Beliau hingga darah berhenti mengalir. 


AN اوس ب‎ EL Ja NGE و‎ Ke AS َب د‎ NASA 


LA 


Moga sale Je, : Jana KAN sda Tea KEL 23 
حَاصَّدَوَكَانَ‎ a MAP NARR NGA IN Jaan akéh yah radan يو‎ 
ál Jana NN SN Abi GA 


2689. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
'Amru dari Az Zuhriy dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan dari Umar radliallahu 'anhu berkata, 
Harta harta Bani An-Nadhir yang Allah berikan kepada Rosul-Nya berupa fa'i merupakan 
harta rampasan perang yang didapatkan oleh Kaum Muslimin tanpa mengerahkan pasukan 


berkuda dan menunggang unta. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendapat bagian 
secara khusus yang Beliau jadikan sebagai nafkah untuk keluarga selama setahun dan 
sisanya berupa senjata dan perisai Beliau jadikan sebagai peralatan perang fi sabilillah. 


Ge 


EN Ae SEN ANA AE SEA gé SA SA S 


PG 8 EaI AA Wp Aa Kel ASA AN WA CEK 


AES يُقَرَيرَجُلّابَعْدَسَعْ د سيه يو‎ dB alay Ga AIA, ARREA 

As 
2690. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Sufyan 
berkata telah bercerita kepadaku Sa'ad bin Ibrahim dari 'Abdullah bin Syaddad dari 'Ali. Dan 
diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami Oabishah telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Sa'ad bin Ibrahim berkata telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Syaddad berkata aku 
mendengar 'Ali radliallahu "anhu berkata: Tidak pernah aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan jaminan tebusan kepada seseorang selain Sa'ad dimana aku 
mendengar Beliau berkata (kepada Sa'ad): "Memanahlah demi bapak dan ibuku yang aku 
tebus keduanya (kepada Allah) ".. 


Bab: Tameng (perisai) 


AA ED فر‎ A eg RN 3G E 4 > AK 2 دكي و ور‎ NGT a 259 

Pa en ee an ea 
< 4 MBA 

AGAN Ke NAN ANG 7 |7722‏ 54 عد PENA NGGE NGE NG‏ ص 


“ IM 


EAT AS CRA ag i‏ و AE‏ ر قزر 
الْفْرَاشوَحَوَّلَ TF EO‏ رن ENEE gk Nana Ni‏ 
MERK An‏ ةد An IN SAN‏ قال دغه SE IEEE JAS‏ 


NU) saka SAE Je ANG gan 5 SNG PI ALIS AA 
ISI a أ” فده‎ a ر ر ارو 2 مس رار او‎ AKA 5 ENG KA 2 
NAS) ين نعم مڼي ور ءمخدي على خد هو يُقول دو نحكم بَنِي‎ sen 


و 


JR ga HERAN HI مم الا هبي‎ MAT و 36 57 ب‎ ika 


2691. Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Ibnu Wahb 
berkata 'Amru telah bercerita kepadaku Abu Al Aswad dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 
'anha: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuiku saat itu disisiku ada dua 
sahaya wanita yang sedang bersenandung dengan lagu-lagu (tentang perang) Bu'ats. Maka 
Beliau berbaring di atas tikar lalu memalingkan wajahnya. Kemudian masuk Abu Bakar lalu 
mencelaku dan berkata: Seruling-seruling syetan (kalian perdengarkan) di hadapan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memandang kepada Abu Bakar dan berkata: "Biarkanlah keduanya". Setelah Beliau tidak 
menghiraukan lagi, aku memberi isyarat kepada kedua sahaya tersebut lalu keduanya pergi. 
Saat Hari Raya 'led, biasanya ada dua budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya 


mempermainkan tombak dan perisai. Maka adakalanya aku sendiri yang meminta kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau Beliau yang menawarkan kepadaku: "Apakah kamu 
mau melihatnya? ' Maka aku jawab: "Ya, mau". Maka Beliau menempatkan aku berdiri di 
belakang, Beliau dimana pipiku bertemu dengan pipi Beliau sambil Beliau berkata: "Teruskan 
hai Banu Arfadah". Demikianlah seterusnya sampai aku merasa bosan lalu Beliau berkata: 
"Apakah kamu merasa sudah cukup?" Aku jawab: "Ya, sudah. Lalu Beliau berkata: "Kalau 
begitu pergilah". Berkata Abu "Abdullah Al Bukhariy, Ahmad berkata dari Ibnu Wahab: " 
Setelah Beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak menghiraukan lagi". 


Bab: Gantungan pedang dan menggantungan pedang pada leher 


ANE ES KE Son HE A PU Sis SAS 


PA 


7 52 Pad NE a Pagu < A PENS sn 5 ر و رر‎ 
HAN PA SN na JANG KAS EN ES MEN LS A jale 


WILL >|‏ ر م و AA £ Z 12 Rl TN AN Sr‏ و ا 
GANGA‏ صل NGANG aka na EN‏ وهو عقر سلا ي طَلْحَدَعْرَي وف EL‏ 


Z 


KA 


BAN MN AH Ga قال و‎ AA BN ASI is 33 MAA | 


P 


2692. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad 
bin Zaid dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
adalah manusia yang paling baik dan paling berani. Pernah suatu hari penduduk Madinah 
mengalami gempa bumi di malam hari lalu mereka keluar mencari sumber suara gempa. 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendahului mereka dan ketika berita (kepanikan) 
sudah selesai Beliau kembali dengan menunggang kuda milik Abu Thalhah yang tidak 
berpelana sedang di lehernya tergantung sebilah pedang dan Beliau berkata: "Janganlah 
kalian takut, janganlah kalian takut". Kemudian Beliau melanjutkan: "Kami dapati (kuda) ini 
seperti lautan (larinya sangat cepat) " atau Beliau berkata: "Sungguh kuda ini sangat cepat". 


Bab: Penjelasan tentang hiasan pedang 
Tes CAN ERANA ARA San BLA Ps iga Adaa Agen JAN gat Sia 


wW گات حِلَيَهُسْيُوفِمَالدَهَبَْوَ‎ Uh E PAN SAI KOH 
Saad BE GNI 


2693. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Auza'iy berkata aku mendengar Sulaiman bin 
Habib berkata aku mendengar Abu Umamah berkata, Kaum Muslimin telah menaklukan 
banyak wilayah namun perhiasan pedang mereka bukanlah emas dan perak. Perhiasan 
mereka tidak lain adalah al-'Alaby (ikat leher unta yang digunakan sebagai penghias pedang), 
tombak yang tajam, dan pedang besi. 


Bab: Orang yang menggantungkan pedangnya di pohon 


< aa AA gi aa SAS PN SKRG SISA 
و سكم قبل‎ LA As وي لازا‎ Aya Pas 


Panah Da 


SSR ممه کار‎ KA SA ua 
esai A apk e Sa Na zi ZA Ja Did 
P 2 EA Seba نماو‎ 22, TANNA AAA رو‎ z AE 


no 


AN 


1 


i sadaka E PAI Ban a KAN SAN TANAH aa NE ba Naa JL 


270 


AIA GA SEE 


2694. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Sinan bin Abi Sinan Ad-Dualiy dan Abu 
Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma mengabarkan 
bahwa dia berangkat berperang bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melewati 
Najed. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali dan Jabir pun ikut kembali, 
mereka menjumpai sungai di bawah lembah yang banyak pepohonannya. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam turun dan orang-orangpun berpencar mencari tempat berteduh 
di bawah pohon. Dan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam singgah berteduh di bawah 
suatu pohon lalu menggantungkan pedang Beliau pada pohon tersebut kemudian Beliau 
tidur sejenak. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanngil kami, dihadapan 
Beliau ada seorang Baduy. Beliau berkata: "Orang ini telah mengambil pedangku saat aku 
tidur lalu aku bangun sedang tangannya sudah memegang pedang yang terhunus lalu dia 
berkata: "Siapa yang dapat melindungimu dariku?" Aku jawab: "Allah" sebanyak tiga kali. 
Maka orang itu tidak dapat berbuat apa-apa kepada Beliau lalu dia terduduk lemas. 


Bab: Mengenakan helm perang 


TENIS رضي‎ AA AAN يز باي حازم‎ NASA ÁN S 
pas sala pal PA ع‎ PI ع يواسي يوم حر‎ Pa 
AG HE SM تغل‎ MEN GAGE K أو‎ ERA هش مت‎ jae 


x LA 


AMA WAE AL 17 : pa KA fa 04 
(NN OA SAS s3 D A Al 


2695. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah bercerita kepada kami 
'Abdul 'Aziz bin Abi Hazim dari bapaknya dari Sahal radliallahu 'anhu bahwa dia ditanya 
tentang luka yang dialami Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Uhud. Dia 
menjawab: "Wajah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terluka, gigi gerahamnya pecah dan topi 
baja pelindung kepala Beliau juga pecah. Dan Fathimah Alaihis Salam adalah orang yang 
membersihkan darah sedangkan 'Ali menahannya. Ketika Fathimah melihat darah yang 


keluar semakin banyak, dia mengambil tikar lalu membakarnya hinga menjadi abu, 
kemudian menempelkannya pada luka sehingga darah berhenti mengalir. 


Bab: Pendapat yang mengatakan "Tidak boleh memecah senjata saat akan 
meninggal" 


LAS A? م و مه« و‎ ANG 9 م ورا م‎ 2 SE يي مه 2 بوم سس‎ 
WBS بن‎ pel EGA عَنسَفْيَانَعَنَأبي‎ IE SAS LE ayat USS 
Mae alas 3 EL AAS sas LAN) سَلَم‎ pan SA bo LS 
2696. Telah bercerita kepada kami 'Amru bi "Abbas telah bercerita kepada kami 'Andur 
Rahman dari Sufyan dari Abu Ishag dari 'Amru bin Al Harits berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidaklah meninggalkan (harta warisan) kecuali pedang Beliau, baghol (hewan hasil 
peranakan kuda dan keledai) yang berwarna putih dan sebidang tanah yang semuanya 
dijadikan sebagai shadagah. 


Bab: Manusia berpencar dari imam saat tidur siang dan bernaung di bawah pohon 


Ga 0 


ر 274 w 22 5 > 57 cl?‏ ر یہ 2247 0 ر ر كسم كا سس سم 112 
Was‏ ابو Men‏ هر Pena er NA‏ بي ستان و بو BAS pl Gaal‏ 


حو MEA aa yan 3) Waa Ja NI a PA SS‏ عَنْسِنَا نب نِأيسِنَانٍ 


PA Z 
7 000 


7 
HS BETA IE Aa PA EME لاو جَابر بدا رض‎ AN 
D => - na 
7 و‎ 
21-34 و‎ AA AA 2 lis A 03 ANG Lg 7 4 NG 20 < 
KALA صَل‎ AN Gad دِسَتَظلو نَبالشجر‎ doa الئاس في‎ Fita Lal القايلةفيوَادٍ كثير‎ 


5 Tae ag 


5 


PON A - 7‏ تو اس - 5 Bh Gi ING‏ لي 

Ne ANE na AAN Ai 5 BEAN PA G3 pê وسل حك‎ 
an FERI PNS ES pa NG aa 5G هدا‎ aka saé 
2697. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Sinan bin Abi Sinan dan Abu Salamah bahwa 
Jabir mengabarkan kepadanya. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami Musa bin 
Isma'il telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Syihab dari Sinan bin Abi Sinan Ad-Du'aliy bahwa Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma 
mengabarkan kepadanya bawa dia pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kemudian mereka menjumpai sungai di bawah lembah yang banyak 
pepohonannya. Maka orang-orangpun berpencar mencari tempat berteduh di bawah pohon 
begitu juga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berteduh di bawah pohon lalu menggantungkan 
pedang Beliau pada pohon tersebut kemudian Beliau tidur sejenak. Ketika Beliau bangun 
dari tidur ternyata ada seorang laki-laki di hadapan Beliau dimana Beliau tidak menyadarinya 
sebelumnya. Kemudian Beliau berkata: "Orang ini telah mengambil pedangku lalu dia 
berkata: "Siapa yang dapat melindungimu dariku?" Aku jawab: "Allah". Maka orang itu 
memasukkan kembali pedang ke dalam sarungnya sedangkan di terduduk lemas dan tidak 
dapat berbuat apa-apa. 


Bab: Penjelasan tentang tombak 


wi - 
» z 


LA P Pa < „ô ور‎ e 7 2 ر يم مو‎ 
ا‎ a 


0 
.. 
Da 


Ga NG) a LA SI Na ل‎ 


Na 2 kasi The Ine ph ina FAN na aa NER 


A 
A er 


Ka SG KEB UAN NGANG SAE Baba ASLI sal Bab قشو‎ MTA فسالا‎ 
aka ALAN LED AN NS بعص‎ eka LE IS AN AS Jap 
7 A 2 0 


Ja‏ و قال نما طا 5S E YAN Um yA‏ 38 ِأَسْلَمَعَنْعَطَاءِبْوِيْمَارِعَنْأَبي 


A 


455 ih » “BA LI Tia Kare A A (Z EES 
مد شيء‎ jak KANA دي > رالو چ مثل دِيث أبي النضر‎ 
Pa 


2698. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu An Nadhir, mantan budak (yang telah dimerdekakan oleh) 'Umar bin 
'Ubaidillah dari Nafi', maula Abu Qatadah Al Anshariy dari Abu Qatadah radliallahu 'anhu 
bahwa dia pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hingga ketika sampai di suatu 
jalan menuju Makkah, dia tertinggal dari rambongan bersama teman-temannya yang dalam 
keadaam berihram sedang dia tidak. Kemudian dia melihat seekor keledai liar dan seketika 
itu dia langsung menunggang kudanya dan meminta kepada teman-temannya agar 
memberikan cambuknya namun mereka tidak mau. Lalu dia meminta tombaknya namun 
mereka kembali tidak mau. Akhirnya dia mengambil sendiri lalu mengejar keledai itu hingga 
dapat membunuhnya. Kemudian dia memakan dagingnya begitu juga sebagian dari sahabat- 
sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada yang memakannya dan sebagian lain ada yang 
tidak memakannya. Ketika mereka bertemu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mereka 
bertanya tentang masalah tadi. Maka Beliau berkata: "Sesungguhnya itu adalah makanan 
yang Allah berikan kepada kalian". Dan dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu 
Qatadah tentang keledai liar seperti hadits Abu An Nadhir berkata: "Apakah masih ada pada 
kalian sisa sebagian dagingnya". 


Bab: Penjelasan tentang baju besi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


A Se Se BINA AS a, i 
IKA, ANG Bani عَهَدَكَ‎ AA JAYA ah TA ر‎ Oa بور و‎ NENE EZERA 
Sasha LANG gh a NIN SAS 
وَكَالَ‎ SA Aie السا‎ AN LAGI AAN GAS Kab 

ANG As Lah) 


2699. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami 'Abdul Wahhab telah bercerita kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 


radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda ketika berada di 
Oubbah: "Ya Allah, sungguh aku benar-benar memohon kepada-Mu akan perjanjian dan 
janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki (kehancuran pasukan Islam ini) maka Engkau 
tidak akan disembah lagi setelah hari ini". Maka Abu Bakar memegangi tangan Beliau dan 
berkata: "Cukup wahai Rasulullah. Sungguh Tuan telah bersungguh-sungguh meminta 
dengan terus mendesak kepada Robb Tuan". Saat itu Beliau mengenakan baju besi lalu 
tampil sambil bersabda: "Kesatuan musuh itu pasti akan diceari beraikan dan mereka akan 
lari tunggang langgang. Akan tetapi sebenarnya hari giyamat itulah hari yang dijanjikan 
kepada mereka (siksaan) dan hari giyamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit". (OS al-Gomar 
ayat 45 - 46). Dan berkata Wuhaib telah bercerita kepada kami Khalid: "Kejadian diatas saat 
perang Badar". 


مما PI AE AN LAM B2 Rek AA ak‏ 
AP‏ يأن عن اذ عمش عن an‏ عن اذ سو دعن عايشة رصي 
4 


A A 
2 PN a 14 9 a23? e ا الو و رر ار ر و وور تير‎ GA کو رر و‎ PN 
شعير‎ AS دي بتلا‎ gas توف ر سول الو صل الله علي وسل ودر عه مر هونة‎ GE 


< 4 


ANG HET ra ut, ور‎ ANG و ی ور‎ AER, AN 
JG g ARE NS aa IE AS IA Sana bag aini WES Jas وَكَالَ‎ 
رَهَنَهُدِرَحَامِنَ حَدِيدٍ‎ 


2700. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat baju perang Beliau masih tergadai 
kepada seorang Yahudi seharga tiga puluh sho' gandum". Dan berkata Ya'laa telah bercerita 
kepada kami Al A'masy: "Baju perang yang terbuat dari besi". Dan berkata Mu'allaa telah 
bercerita kepada kami 'Abdul Wahid telah bercerita kepada kami Al A'masy dan berkata: 
"Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi". 


3G‏ ور 


; Sal 1 TA NGE و 1 0 و‎ 2 70 
A EN o A وس ڪَنَآبيوعَنا ي هر‎ IE حدثتا و‎ 5 Mere حَدَتَمَامُوسَى‎ 


ES 22 IKEA امد مما > لا‎ AA 6اا متا‎ TAK ا‎ AH 
جِلين علي ما جتان من حَديدقد‎ 5 Jin ل مَثل البخيل و المتصدق‎ GE صل‎ NS 
2 2 2 - Wi - 086 
LA 


P GA A ور ب‎ PA Pd 9 z- Aw ant ص‎ Pa x Ra A Ki a 
AU gê Nk SAE AAN NAS ga SI AS LAN 
7 - BA 5 


r 1 fL r 


PAE nan كام 2 2 > 26 ربكاو‎ 2 ar, 55 - MEYAN 2 2 NG 1 7 A 
Sa SA ESN ANE EN Sala كل حَلقة إلى‎ EN البخيل‎ 
A Pa 


A “di 


A Ta 1x و ور ی ر‎ A’ Ka Na TAK ا‎ PA SN 
£ 2 < NG 
شعهافلا تدع‎ POS gi ka sané الله‎ aa 


2701. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Wuhaib 
telah bercerita kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan bakhil (orang yang pelit 
bershadagah) dengan mutashoddig (orang yang suka bershadagah) seperti dua orang yang 
masing-masing mengenakan baju jubah terbuat dari besi yang terpotong bagian lengannya 
hingga tulang selangka keduanya. Setiap kali mutashoddig hendak bershadagah maka 
bajunya akan melonggar dan akhirnya menutupi sampai kepada ujung kakinya. Dan setiap 
orang yang bakhil hendak bershadagah maka baju besinya akan menyempit sehingga 
menempel ketat pada pemakainya dan ketika dia mencoba untuk melonggarkannya maka 


tangannya menjadi terangkat sampai ke tulang selangkanya". Maka dia mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maka dia berusaha untuk melonggarkannya namun 
tidak bisa". 


Bab: Juban dalam safar dan peperangan 


ر ار pi‏ 2 و T‏ ر رار 2 sh Wd‏ 0 0 
ke e‏ َنأ ي PAN‏ ملم هو TEA‏ 
نموق قال IN NGA gi Asad b‏ ر سول ال صل ITA‏ 
,2-8 يق 


2 7 P 
AN AA BB a 9 Pra EA na Sa yana 
sii مَسَعَب رَأُسِوِوَعَلَ‎ PARA ya Ke 


2702. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Wahid telah bercerita kepada kami Al A'masy dari Abu Adh Dhuhaa Muslim, dia adalah putra 
Shubaih dari Masrug berkata telah bercerita kepadaku Al Mughirah bin Syu'bah berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi untuk menunaikan hajat kemudian kembali lalu 
aku temui Beliau dengan membawakan air kemudian Beliau berwudhu'. Saat itu Beliau 
membawa baju jubah yang lebar (yang gunakan untuk menutup dirinya). Maka Beliau 
berkumur, memasukkan air ke hidung lalu mencuci muka. Kemudian Beliau berusaha 
mengeluarkan tangannya dari lubang lengan jubahnya, tapi terlalu sempit. Lalu Beliau 
mengeluarkan tangannya lewat bawah jubahnya, lalu Beliau membasuh kedua lengannya 
dan mengusap kepala serta sepatunya. 


Bab: Kain sutera dalam peperangan 


cat, 


SEN Ian SAS MN HAHA A KAA‏ 2 ع الع صل 


A čs £ >> Aa 5 LUNA LAN IN 24 -f IN ر‎ 21-34 
La Wa s PPPA قميص‎ BIN SE BE AN الله يوسم ر حص‎ 


2703. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Al Miqdam telah bercerita kepada kami Khalid 
bin Al Harits telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bercerita kepada 
mereka bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan kepada 'Abdur Rahman 
bin 'Auf dan Az Zubair untuk menggunakan baju yang terbuat dari sutera karena alasan 
penyakit gatal yang diderita keduanya. 


4 


ESERE PU مُحَمَّد سِنَانٍ‎ KA Sia NE SEA Sisa SI Sis 


4 AA 


pa PESAN JA KASAN en su 
NEK p gh مهار حص‎ 


2704. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Hammam dari 
Oatadah dari Anas. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami Muhammad bin 
Sinan telah bercerita kepada kami Hammam dari Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa 
'Abdur Rahman bin 'Auf dan Az Zubair mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 


yakni tentang penyakit kutu (gatal) yang diderita keduanya. Maka Beliau memberi 
keringanan untuk menggunakan baju yang terbuat dari sutera. Kemudian aku melihat baju 
sutera itu dipakai oleh keduanya dalam suatu peperangan. 


Ge 


KER A AE JEANS AK, Sa 
12 A ر‎ P Papa 2 22 P AN. 
GRESS EN ير حَدَدْنِي محمد‎ LIS SS ear 

Ke SAN ر حص أو رخص‎ ES a AAN NA 


2705. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari 
Syu'bah telah bercerita kepadaku Oatadah bahwa Anas bercerita kepada mereka, katanya, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan kepada 'Abdur Rahman bin 'Auf dan Az 
Zubair bin Al 'Awwam dalam mengenakan sutera. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin 
Basysyar telah bercerita kepada kami Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah aku 
mendengar Oatadah dari Anas: "Beliau shallallahu 'alaihi wasallam memberi keringanan atau 
diberi keringanan kepada keduanya karena alasan sakit gatal yang diderita keduanya". 


PA 
داشت‎ 


Bab: Penjelasan tentang pisau 


SA a يز‎ D 


A 


da AN saa AAEE PAT DI ANE Iban TANYA 


£ 


BSA TES GG S% KN DAS MA sai SLS 


2706. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata telah bercerita 
kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Ja'far bin 'Amru bin Umayyah Adh Dhomriy 
dari bapaknya berkata: "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memakan daging paha 
depan (kambing) yang langsung dipotong darinya, kemudian dikumandangkan seruan shalat 
maka Beliau shalat tanpa berwudhu' lagi". Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah 
mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhriy, dan dia menambahkan: "Lalu beliau 
melemparkan pisaunya (kepada Beliau shallallahu 'alaihi wasallam)." 


E‏ جروا 


Bab: Penjelasan tentang peperangan melawan Romawi 


SIN AGE PE دا يى ب ن‎ ALANS ن ب‎ a bai 
Sean Ss SUS 253 “e 3 BEN ee Naa م‎ 


Z A Pa z5 - 2 فا اکور‎ £ 6 

333 sis A LAEN Ls Pa La د‎ WANA ik ss 2 
ALA, RAZ, Au ا فس از‎ na A A, 27 
درم قال‎ JG يَارَسُولَ اللَهأمَافِيية‎ E a Ae ya SANG يَغْرُو‎ HA يش م‎ 


اور 003 د A9 ZA‏ 222 و 


A aioa 5 Att ls sf -45 
قلت أنافييم يا‎ a يَغْرُونَمَدِيئَةَقِيَصَرَ‎ JAN ya IS eLa ah الله‎ aa 


2707. Telah bercerita kepadaku Ishag bin Yazid Ad-Dimasygiy telah bercerita kepada kami 
Yahya bin Hamzah berkata telah bercerita kepadaku Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan 
bahwa 'Umair bin Al Aswad Al 'Ansiy bercerita kepadanya bahwa dia menjumpai 'Ubadah bin 
ash-Shomit ketika dia sedang singgah dalam perjalanan menuju Himsh. Saat itu dia sedang 
berada di rumahnya dan bersama dengan Ummu Haram. 'Umair berkata: "Maka Ummu 
Haram bercerita kepada kami bahwa dia mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Pasukan dari ummatku yang pertama kali akan berperang dengan mengarungi 
lautan pasti akan diberi pahala dan surga". Ummu Haram berkata: Aku katakan: "Wahai 
Rasulullah, aku termasuk diantara mereka?" Beliau berkata: "Ya, kamu termasuk dari 
mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda lagi: "Pasukan dari ummatku yang 
pertama kali akan memerangi kota Oaishar (Romawi) pasti mereka akan diampuni". Aku 
katakan: "Aku termasuk diantara mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: 'Tidak". 


Bab: Memerangi Yahudi 


Be وو ا‎ Ian 5 KA JAN > 


A‏ > ر و ع ANG AAL‏ و 
Jo a) gan)‏ الله sa‏ َال AAN SA gana SANG AN‏ 
هَدَايْمُودِيٌ وَرَابِي قَاقَثُلَهُ 


2708. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Muhammad Al Farwiy telah bercerita kepada 
kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi hingga 
seorang dari merka akan bersembunyi di balik batu, lalu batu itu akan berkata: "Wahai 
'Abdullah, ini Yahudi di belakangku bunuhlah dia". 


رو ٢ر‏ وء 


A 2 sA PA 
GN NANA balig WI SIA REG Aa A A Sketsi 


pd 


ALAN jas a Pei aa AA ZA Aan 27 Lê AKAN 
و 2و2‎ 
NGNE E PAN IBA لتو فا‎ 

2709. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir 
dari 'Umarah bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan datang hari giyamat hingga kalian 
memerangi orang-orang Yahudi hingga batu yang di baliknya bersembunyi seorangYahudi 
akan berkata: "Wahai Muslim, ini Yahudi di belakangku bunuhlah dia". 


mw 


Bab: Memerangi Turki 
بعلب قَالَكَالَ‎ 3 SI BLN LAI بن حازم‎ ia mn ARAH 
Baa AN SEA A ANGGEN PN An Pat AN 
SANG lips PENA EP MAA i ET JAKA HA 


2710. Telah bercerita kepada kami Abu An Nu'man telah bercerita kepada kami Jarir bin 
Hazim berkata aku mendengar Al Hasan berkata telah bercerita kepada kami 'Amru bin 
Taghlab berkata, Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara tanda- 
tanda (dekatnya) hari giyamat adalah kalian memerangi suatu kaum yang memakai sandal 
bulu. Dan sesungguhnya diantara tanda-tanda (dekatnya) hari giyamat adalah kalian 
memerangi suatu kaum yang berwajah lebar, seakan-akan wajah mereka seperti perisai yang 
melindungi (kulit) ". 


EEEE ME خن صل عن ارج‎ Kana PAR SAS aa Ara 
4 


FN Ak TAN ANG BEKAL gi SEN yag 9 ا‎ DIA “AN 
AG i ga aa BENANG PAS PE MA ERA 


4 


Ai) 


2711. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Muhammad telah bercerita kepada kami Ya'gub 
telah bercerita kepada kami bapakku dari Shalih dari Al A'raj berkata, Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak akan 
terjadi hari giyamat hingga kalian memerangi bangsa Turki yang bermata kecil, wajah 
kemerahan dan hidungnya pesek. Wajah mereka seakan seperti perisai yang menutupi kulit. 
Dan tidak akan terjadi hari giyamat hingga kalian memerangi kaum yang bersandal bulu". 


Bab: Memerangi orang-orang yang mengenakan sandal dari bulu 


waé 


a Kis Siah NGA MEA AS 
AAS DI a an 


A 


e Kei ya PE PA a 
PARA AA جُو هم‎ NGAYA MAN We PE واي‎ 


2712. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
berkata Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari giyamat hingga kalian 
memerangi suatu kaum yang memakai sandal bulu. Dan tidak akan terjadi hari giyamat 
hingga kalian memerangi suatu kaum yang wajah mereka laksana perisai yang melindungi 
(kulit) ". Sufyan berkata, Dan Abu Az Zinad menambahkan didalamnya dari Al A'raj dari Abu 


Hurairah radliallahu 'anhu suatu riwayat yang menyebutkan: "Bermata kecil (sipit), hidung 
pesek dan wajah mereka seakan-akan seperti perisai yang melindungi (kulit) ". 


Bab: Orang-orang yang membariskan kawan-kawannya saat terdesak, lalu turun 
dari kendaraannya dan minta pertolongan 


2 $ 0 3 م‎ MK د ?9 ر اکر و‎ PA Pe 7 ر يمو ماه و‎ 
ASN JA AN سيعت‎ JUGA pas AB SA SEN حَدَتْمَاعَمَرُو بن‎ 
INA ر‎ 25 Tetes 21244 ر‎ GA a لدم لك عار أ‎ A.A SEN SA Aha ر‎ 
ج شبان‎ Semi aa Je a da م حتين قال لا‎ 33 SIG 
AKAN SI 27 وا ر رر‎ ON Z h Pend { ےا‎ PANG, راع‎ -4 
از دو بني دصر مَايَكَادْيسَقط لم‎ agi anaa bg An a 


ر 199 رو A‏ 


Kap, ر كوم + ر ر مر رو‎ a Auta 2 Ak روج ا‎ ANG NA NÉZ, KN 
A 
A 
AM TEH KA NA NAK A A. Tas? 22 وا وو‎ s2 و‎ 3G WI ےر ام‎ La. KI 
ارد‎ ki وار‎ Par PEN ANE ig ra a 
27 


2713. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin Khalid Al Harraoniy telah bercerita kepada 
kami Zuhair telah bercerita kepada kami Abu Ishaq berkata aku mendengar Al Bara' 
radliallahu 'anhu saat ada seseorang yang bertanya kepadanya: "Apakah kalian kabur, wahai 
Abu 'Umarah, pada peperangan Hunain?" Dia berkata: "Tidak, demi Allah. Tidaklah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kabur dari perang akan tetapi yang kabur adalah 
orang-orang yang baru saja masuk Islam dari sahabat-sahabat Beliau dan orang-orang yang 
takut karena tidak memiliki tameng dan senjata lalu datang kepada mereka kaum yang ahli 
memanah yaitu pasukan suku Hawazin dan Bani Nashr dimana setiap kali mereka akan 
melepaskan anak panah lalu membidik sasaran hampir tidak pernah meleset. Dan kemudian 
mereka mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang saat itu tetap berada diatas 
baghol Beliau yang berwarna putih sementara putra paman Beliau, Abu Sufyan bin Al Harits 
bin 'Abdul Muthallib, menuntun baghol tersebut lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam terjun 
berperang hingga mendapat kemenangan seraya bersya'ir: "Aku adalah seorang Nabi yang 
tidak berdusta dan aku adalah anak dari 'Abdul Muthallib". Kemudian Beliau mengatur 
barisan perang sahabat-sahabat Beliau. 


Bab: Mendoakan orang-orang musyrik agar mendapatkan kekalahan dan 
kehancuran 


A Z 

Z - 
As سوم‎ AN - va 
A 


BEN ھام محمد‎ KERA 
7 ووو وو دجو ر‎ IONE 2124% مي م ره‎ WIT E 

a T oaas 5 >‏ اماج دو 

ada PENA E‏ غات الشمُش 

2714. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 3 


telah bercerita kepada kami Hisyam dari Muhammad dari 'Ubaidah dari 'Ali radliallahu "anhu 
berkata: Ketika terjadi perang Al Ahzab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


"Semoga Allah memenuhi rumah dan kuburan mereka dengan api, karena mereka telah 
menyibukkan kita dari (tidak melaksanakan) shalat Al wushtha hinga matahari terbenam”. 


2 CA 0 4 ع و‎ 0 Ka z يي + رمم‎ 
CS IGE EÉN ج عَنأ ي هر يَرَةَرَضي‎ PES êh NGA 2 kesan 
5 5 اين‎ (Ce) 

PPG aa 


SAN ليد‎ Na DAN Aan سمه‎ AAN PAN gêng ala pala صل‎ 


At 


- A وه‎ Z2 AAT 22A د‎ AT بسن‎ SANG orl rg 3 A gai TE ENGGA 


A c‏ و 


سني يوسف 

2715. Telah bercerita kepada kami Oabishah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ibnu 
Dzakwan dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Adalah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam membaca do'a gunut (yang artinya): "Ya Allah, tolonglah Hisyam. Ya Allah 
tolonglah Al Walid bin Al Walid. Ya Allah, tolonglah 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, 
tolonglah orang-orang yang lemah dari kalangan orang-orang beriman. Ya Allah, keraskanlah 
siksaan-Mu kepada (suku) Mudhar. Ya Allah timpakanlah kepada mereka kekeringan 

sebagaimana kekeringan yang menimpa (kaum) Nabi Yusuf". 


4 2 Z 


aA O ا‎ IN ر 2124 ر‎ gA NA RN AG 
ja کین‌فقالا‎ SA اب على‎ Sea سول اله صل الله‎ LES يقو ل‎ KEEN 

AT < A, UNG P ERN 2 Af P TN. P - 4 
2716. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid bahwa dia mendengar 
"Abdullah bin Abu Aufaa radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berdo'a ketika perang Al Ahzab terhadap kaum musyrikin (Belioau berdo'a untuk kebinasaan 
mereka): "Ya Allah, Yang Menurunkan kitab, Yang Maha cepat perhitungan-Nya. Ya Allah, 


kalahkanlah pasukan sekutu (Al Ahzab). Ya Allah, kalahkanlah mereka dan guncangkanlah 
mereka". 


CA 


7 
p LI 2 A اه‎ 


ig PA 5 PA 9 

. Bo. 4 2 A9 ع‎ CN > f ZA -22 122 و‎ PEN $ By. AK 

penga Ca pen aa CS aaa Sala (as 

77 عو كد‎ i ib . Pa TAK 3 كا ال‎ EN الله > من‎ GA 

jea Jeda kan ASEAN صل‎ NG JEEE AN الله رضي‎ 
Z z 5 5 


A 
PANTI ودام‎ 2 Taxi T ANE سهاو ر‎ a < مير هو‎ 7 A 5 25 ge 
من قرشو حر ت جز ور بتاحية مک فار افْجَاءْو امن سَلاهَاوَطرَ حو مْعَلَيّهِفْجَاءَتَ‎ SE 


z 4 4 7 
7 دام‎ « PA وا‎ AT 5 و‎ 2 A AR TN PO TPA LA Aca MAKA 
D . D $ D $ $ x .. 


Aa KENA BAKA Nn a وور ا‎ 
مْعَيّط قال عبد اله‎ UAS GAS يبن‎ GAS الو ليدب‎ Gan a baan an 
sss SNL o NSIC oazo AU TAK DEG 
Aan PR DNA عر و ومع راض کور‎ ain ae : 

إِسَحَاقَ عن ی PA GAN‏ خَلَفوَ قال شعبة أمَيَه ا َو الصَّحِيحأَمَيه 


2717. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Abu Syaibah telah mengabarkan kepada 
kami Ja'far bin 'Aun telah bercerita kepada kami Sufyan dari Abu Ishag dari 'Amru bin 
Maimun dari 'Abdullah radliallahu "anhu berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
shalat di naungan Ka'bah, Abu Jahal dan orang-orang dari Ouraisy berkata satu sama lain. 
Kemudian mereka menyembelih (unta) di luar sekitar Makkah lalu mengutus orang untuk 
mengambilnya kemudian mereka datang dengan membawa isi perutnya (jeraan) lalu 
melemparkannya ke (punggung) Be; liau shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Fathimah 
datang lalu menyingkirkannya. Kemudian Beliau berdo'a: "Ya Allah aku serahkan (urusan) 
suku Quraisy kepadaMu."Ya Allah aku serahkan (urusan) suku Quraisy kepadaMu."Ya Allah 
aku serahkan (urusan) suku Ouraisy kepadaMu. Terutama Abu Jahal bin Hisyam, 'Utbah bin 
Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al Walid bin 'Utbah, Ubay bin Kholaf, 'Ugbah bin Abu Mu'aith". 
'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: "Sungguh aku melihat orang-orang yang disebut Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam itu terbantai di pinggiran lembah Badar (dalam perang Badar). 
Abu Ishag berkata: "Aku lupa orang ketujuh yang disebut Beliau". Dan berkata Abu 'Abdullah 
Al Bukhariy; dan berkata Yusuf bin Ishaq dari Abu Ishaq: "Umayyah bin Kholaf". Dan berkata 
Syu'bah: Umayyah atau Ubay?" Dan yang benar adalah Umayyah”. 


BELA Gg NE عابنا ي ميك‎ AA SAR AU SA 
SANE NA GAN BA EN Gb ka padi aké Za Ae SS 


Ken 


he SE aa BJB JUL 


2718. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad 
dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa orang-orang Yahudi 
datang menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam lalu mereka mengucapkan as-saamu 
'alaika (Kecelakaan atau racun buatmu), maka 'Aisyah melaknat mereka. Beliau bertanya: 
"Kenapa kamu berbuat begitu". Aku jawab: "Apakah Tuan tidak mendengar apa yang mereka 
ucapkan? ' Beliau menjawab: "Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan?" (Aku 
kepada mereka): "Wa 'alaikum (namun juga buat kalian) ". 


Bab: Apakah harus memberikan pengarahan kepada ahli kitab dan mengajari 
mereka Al-Our'an 


BAE AN LE MAAN NA Siapa قفوت دراي‎ ARYA BA NS 


P A 


2 


AAA ng AK MEN a له‎ 


2719. Telah bercerita kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim 
telah bercerita kepada kami putra dari saudaraku Ibnu Syihab dari pamannya berkata telah 
bercerita kepadaku 'Ubaidullah bin "Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa 'Abdullah bin 
'Abbas radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menulis surat kepada Oaishar (Raja Romawi/Heraklius) yang dalam isinya Beliau 
bersabda: "Jika kamu enggan (masuk Islam) maka kamu menanggung dosa bangsa Al 
Arisiyyiin (Erapa) " 


Bab: Mendoakan orang-orang musyrikin agar mendapatkan petunjuk 


Pera ا‎ TEE IE WI SS شُعَيّت حَدَّكمَا أ‎ E AE Auh Pi KS 


1 


A 


alan Madan ayakan م‎ Sa TA 


Ae AMAN EA éa NAKAL SANG NGÊS WAHAN 


2720. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad bahwa Abdur Rahman berkata; Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Thufail bin 'Amru Ad-Dausiy dan para sahabatnya mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suku Daus 
telah ingkar kepada Allah dan enggan masuk Islam, untuk itu mohonlah kepada Allah agar 
mereka dibinasakan". Atau dikatakan kepada Beliau, "Suku Daus telah binasa". Maka Beliau 
berkata: "Ya Allah, tunjukilah suku Daus dan berikanlah petunjuk kepada mereka". 


Bab: Dakwah kepada orang-orang Yahudi dan Nashara 


NABA DAHA Baa ENI ES Ga ABA ُالْجَع د‎ SHALA 


GE E FEY KEN AN PAN SEKS (la ya 


0 


AA SEN‏ کرو و Phi FE‏ لاله 
Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Al Ja'di telah mengabarkan kepada kami Syu'bah‏ .2721 
dari Qatadah berkata aku mendengar Anas radliallahu "anhu berkata: Ketika Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam hendak menulis surat kepada (raja) Romawi dikatakan kepada Beliau bahwa‏ 
mereka tidak membaca tulisan kecuali bila berstempel. Maka Beliau mengambil stempel‏ 
terbuat dari perak. Sungguh aku seakan melihat cahaya putih pada tangan Beliau. Lalu Beliau‏ 
memberi tanda yang bertuliskan Muhammad Rasulullah."‏ 


0 قل حدر‎ ia AIA مد عه‎ pe abis 


256 


JAS ja ولا ا‎ PA ES BN a 
a KG 5 کشر یکلا‎ Pa ea EEGA SN 
PNP area rana yuan NGABA A KANE JELANG Inna ES 


2722. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits 
berkata telah bercerita kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata telah bercerita kepadaku 
'Ubaidullah bin "Abdullah bin 'Ugbah bahwa "Abdullah bin 'Abbas mengabarkan kepadanya 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengutus orang yang membawa surat Beliau 
kepada Kisra (Raja Persia) lalu dia memerintahkan agar memberikannya kepada pembesar 
negeri Bahrain dan kemudian pembesar negeri Bahrain pun memerintahkan agar 
memberikannya kembali kepada Kisra. Setelah membacanya, lalu Kisra membakarnya. Aku 


menduga bahwa Sa'id bin Al Musayyab berkata: "Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berdo'a agar Allah mengoyak-oyak (kerajaan mereka) sehancur-hancurnya"'. 


Bab: Dakwah nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada manusia untuk Islam 


PUN BEA ES pian Ha NA اهم‎ SI SAS 


adas 1 اشغ‎ ANTA WAN ea NE Sea SAN AK 


LA 
é 


CNN سى‎ Ga Dara Mn PEM A PAPAN SE 
Ja NG ge AE A PASI Aa bê Jaana la sae 


fasen aing کاب رشو‎ gah AAAS A من حص إل‎ a 


2 


LANG gah Aan BAR PAR gema MG an قال‎ 
AAN EL ja as Fond a Ki: SA AG E aé 


PAP AS AA Ká SG KEC laga GILA YSS ja sing KATA 


Padi 


3, 


ba ka ف‎ ENG salahé SEA Ss gá s6 [É ai 


3 
a 


KAI 


SA Ya And SL AA Ae NI BALA JAH] Kupat 
LA RELA IS SU Ja) Aa NG يهاه بي‎ 


Geh Ala MERA ي فَقَالَكِيَصَدْ‎ AE ANE SA IA GS عَسَي لبس في الو‎ 


- A 


f PEE 2 Ja AKA Jeng Jie FH WAS eg, Kbal shab 


¥ 


E NG, z Sasi 
SÊ BE daa PASI JAN kn هال اپو‎ HIS LAS BELLA 


PA PELAN يادو‎ AA SIA LA jae Hata BSE LAN 
Js Be فيتاذو‎ aiii NU ME SA قال لر جمانە قل‎ 
فلتلا قال هل گان‎ SN YES AAS بهل تلا قال‎ Laka 


searr A ور وم و2‎ 4 AT 


haa KN PA Jadi عقاو‎ A 25 gas NS PEN Up KATUN IA, ska 


A 


GUNA BEN SEN EGA ESAN EA EAA A PADA aa 
Kala gate TA ES سُفَيَانَوَلَم‎ 72 Ga برقال انو‎ AN KKN AAN aa 


SEL MA Lah او‎ KN JEN AS IP BUMN Yaa aké xi 


iés PN Yura IA TANK KONTAN 23 PELATA و‎ 


D A P per م 212 رو ررق‎ 5 kn A ex A 2 
BAG اباو او‎ RGS USB Unta Sea MAN AG به قال‎ SA 


LA ad H 2 PPA 


SANAK Ben Kk MALE NI GOT aaa) SIN, 


A 


jaka ak ah SN baé Gêbang ساك‎ 


KENE PEE JENG عَم ت‎ ASIAN قال حدم ٽڪ‎ 
A PA 4 


رَجُل يابو AS AI,‏ َه باٽڪذب َيل انيفو ل a‏ 


SAN EL KK SAS‏ ټک ذب عل Ha Sasa‏ آبَابهمِنَمَلِكِ 
4 ر - 


Aya sas IS AI got DALA آبَابِِمَلِكُ قَلْتُ‎ Dad BEE EA 


5 


57 HA 
00 KANG ع8‎ ja A 


5 2 و وکر و‎ 
EL Ki piis NG سالك هَل ريدو‎ 5 JANG وتبا‎ PANAS NA GA RS 


ا و SA‏ ال Ja‏ 2 ت اعد طا ا AJ‏ 

SA INSAN SUSU IA E 
sn eta Ag HIS RE يدر وىو‎ N JLN ot SA 
KENA NG 6 وَكُدَالو‎ FN ALI NS SEA pa 
كوابه‎ ASN GAN RAN AGAN e GAB said: | Seni 


ANGIN SMUN SIA بالصلاةۇ‎ SA Fa اذ‎ BE SS HAHA 
BU sa ANA ڪلم‎ TA ETERS MAA الْدَمَامَدَكَالَوَ‎ 


Pa 3,7 


Kei PELAN AN ار جُو‎ GOA AN A NG AOS EA 


t 


r 


pem Aida gate Kabar ú feá سُفْيَانَهَدَعَا يكاب رسو‎ AL PAN LT NA BANI 


e 
A r4 


KA AA AN A جم من رن شرل رط بعلمل ماق‎ NAN 


ag 


ina ولي تيك ار‎ Ber AD ATAS PI GLS JE Ya nd) gê 


و IN ME LAN IS‏ كَلِمَوِسَوَا 


s 


VA a Kanan 


e 
سوك‎ 


NA Aga قال ابو‎ (GARUT AAN افو لو‎ JASA اام نهو‎ AR ans Ss 


A 
- 


an PANA ian 33 Aa An Pera NN ANA قَصَى‎ 


- A 


ARA AA TE ie ASUS A 


ّم > ر ب KA‏ عو 2ار | 2 Cat,‏ 7 وى يردي 2 £ ILAT Te $ a Pa‏ 
| صقر يَحَافه قال أبو SI a a‏ ذليلا ga aa‏ 7 حتىا خل اللهقلبي 
Z -‏ 


2723. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Hamzah telah bercerita kepada kami Ibrahim 
bin Sa'ad dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari 
'Abdullah bin 'Abbas radliallahu "anhuma bahwa dia mengabarkan kepadanya bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menulis surat kepada Oaishar (Raja Romawi) yang 
isinya mengajaknya agar memeluk Islam. Maka Beliau mengutus Dihyah Al Kalbiy dengan 
membawa surat Beliau kepadanya dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkannya agar pertama memberikannya kepada pembesar Bushra untuk 
kemudian memberikanya kepada Oaishar. Dan Oaishar, ketika Allah memenangkan dia 
menghadapi pasukan Persia, dia berjalan antara kota Himsh sampai ke kota Iyliya' sebagai 
rasa syukur atas kemenangan yang Allah berikan kepadanya. Ketika surat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam datang kepada Oaishar dia berkata setelah membacanya: 
"Bawalah ke hadapanku seseorang yang berasal dari kaumnya agar aku dapat bertanya 
kepada mereka tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhu berkata: Abu Sufyan bin Harb bercerita kepadaku bahwa saat itu dia sedang berada di 
negeri Syam bersama orang-orang Ouraisy yang mengunjungi negeri itu dalam rangka 
berdagang pada masa (perdamaian/berlangsungnya gencatan senjata) antara Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan berkata: "Maka 
utusan Oaishar menemui kami ketika kami berada di Syam lalu dia berangkat mengajak aku 
dan teman-temanku hingga ketika kami sampai di negeri Iyliya' kami dipersilahkan masuk 
menemui Oaishar yang saat itu sedang duduk di majelis kerajaannya sedang dia 
mengenakan mahkota sementara di sekelilingnya ada para pembesar kerajaan Romawi. 
Maka dia berkata kepada penterjemahnya: "Tanyakanlah kepada mereka siapa diantara 
mereka yang paling dekat nasab (hubungan darahnya) dengan laki-laki yang mengaku dirinya 
sebagai Nabi tersebut". Abu Sufyan berkata: maka aku katakan: "Akulah orang yang paling 
dekat nasabnya ". Dia bertanya: "Apa hubungan nasab kamu dengan dia?" Aku jawab: "Dia 
adalah anak dari pamanku". Dan saat itu memang tidak ada seorangpun dari keturunan Bani 
'Abdu Manaf selain aku. Lalu Oaishar berkata lagi: "Dekatkanlah dia kepadaku". Lalu dia 
memerintahkan teman-temanku dan menjadikan mereka berada di belakangku berbaris 
dekat bahuku. Kemudian dia berkata kepada penterjemahnya: "Katakanlah kepada teman- 
temannya bahwa aku bertanya kepada orang ini tentang laki-laki yang mengaku dirinya 
sebagai Nabi. Bila dia berdusta maka kalian dustakanlah dia". Abu Sufyan berkata: "Demi 
Allah, seandainya pada saat itu bukan karena rasa malu yang akan berdampak buruk 
terhadap teman-temanku (bila berdusta) pasti aku sudah berdusta ketika dia bertanya 
tentang dia (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam). Akan tetapi aku malu bila kemudian 
memberikan citra buruk kepada mereka tentang kedustaan sehingga aku 
membenarkannya". Kemudian dia berkata lagi kepada penterjemahnya: "Katakan 
kepadanya, bagaimana hubungan nasab laki-laki ini di tengah-tengah kalian?" Aku jawab: "Di 
kalangan kami, dia adalah orang yang punya nasab (keturunan) yang baik". Dia bertanya lagi: 
"Apakah pengakuannya (sebagai Nabi) ini ada orang di antara kalian sebelum dia yang 
pernah mengatakannya?" Aku jawab: "Belum pernah ada". Dia bertanya lagi: "Apakah kalian 
dahulu menuduhnya dia pernah berbohong sebelum dia mengatakan pengakuannya ini?" 
Aku jawab: "Tidak pernah". Dia bertanya lagi: "Apakah dari nenek moyangnya ada yang 


pernah menjadi raja?" Aku jawab: "Tidak ada". Dia berttanya lagi: "Apakah orang yang 
mengikutinya dari kalangan orang-orang terpandang atau dari kalangan orang-orang 
lemah?" Aku jawab: "Bahkan yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah". Dia 
bertanya lagi: "Apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? '". Aku jawab: 
"Bahkan semakin bertambah". Dia bertanya lagi: "Apakah ada orang yang menjadi murtad 
kembali karena benci terhadap ajaran agamanya setelah memeluknya?" Aku jawab: "Tidak 
ada". Dia bertanya lagi: "Apakah dia pernah berkhiyanat?" Aku jawab: "Tidak pernah. Dan 
kami sekarang berada dalam masa perdamaian dan kami khawatir bila dia berkhiyanat. Abu 
Sufyan berkata: "Raja tidak memberi kesempatan sedikitpun kepadaku untuk dapat aku 
masukkan satu kata agar aku mencelanya (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) dimana aku 
tidak takut bila ucapan itu dapat memberi kesan (buruk) orang lain tentang aku". Dia 
bertanya lagi: "Apakah kalian memeranginya atau dia memerangi kalian?" Aku jawab: "Ya". 
Dia melanjutkan: "Bagaimana kesudahan dari perang kalian?" Aku jawab: "Kemenangan dan 
kekalahan silih berganti antara kami. Terkadang dia mengalahkan kami dan kadang dalam 
kesempatan lain kami yang mengalahkannya". Dia bertanya lagi: "Lalu apa yang 
diperintahkannya kepada kalian?" Aku jawab: "Dia memerintahkan kami agar kami 
ber'ibadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun 
dan dia melarang kami (menyembah) apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Dia juga 
memerintahkan kami untuk mendirikan shalat, bershadagah, kejujuran, memenuhi janji dan 
menunaikan amanat". Dia berkata kepada penterjemahnya ketika aku sedang menjawab itu 
semua: "Katakan kepadanya, bahwa ketika aku bertanya kepadamu tentang nasabnya di 
tengah-tengah kalian, kamu menjawab bahwa dia orang yang memiliki nasab (kedudukan) 
yang baik. Dan begitulah memang seorang Rosul yang selalu diutus di tengah-tengah nasab 
(keturunan) kaumnya. Dan ketika aku bertanya kepadamu, apakah ada orang di antara kalian 
yang mengatakan pengakuan ini sebelum dia, kamu menjawab tidak ada. Maka aku katakan 
seandainya ada seseorang dari kalian yang pernah mengatakannya sebelum dia berarti 
orang ini hanya mengikuti ucapan orang sebelum dia. Dan ketika aku bertanya apakah kalian 
pernah menuduhnya berdusta sebelum dia mengucapkan pengakuannya ini, kamu 
menjawabnya belum pernah. Maka dari hal itu aku mengetahui bahwa tidak mungkin dia 
menjauhkan perkataan dusta terhadap manusia lalu berani berdusta terhadap Allah. Dan 
ketika aku bertanya kepadamu apakah ada dari nenek moyangnya yang menjadi raja, kamu 
menjawab tidak ada. Aku katakan seandainya ada dari nenek moyangnya yang pernah 
menjadi raja aku katakan berarti orang ini sedang mencari (menuntut kembali) kerajaan 
nenek moyangnya. Dan ketika aku bertanya kepadamu apakah orang-orang yang 
mengikutinya dari kalangan orang-orang terpandang atau orang-orang yang lemah, kamu 
menjawab bahwa orang-orang yang lemahlah yang mengikutinya. Dan memang merekalah 
yang menjadi para pengikut Rosul. Dan ketika aku bertanya kepadamu apakah pengikutnya 
semakin bertambah atau berkurang, kamu menjawab bahwa mereka semakin bertambah. 
Dan memang begitulah iman akan terus bertambah menjadi sempurna. Dan ketika aku 
bertanya kepadamu apakah ada orang yang menjadi murtad karena benci kepada ajaran 
agamanya setelah dia memeluknya, kamu menjawabnya tidak ada. Dan memang begitulah 
iman apabila telah masuk ke dalam lubuk hati tidak akan ada orang yang membencinya 
(tentang ajaran agamanya). Dan ketika aku bertanya kepadamu apakah dia pernah 
berkhiyanat kamu menjawabnya tidak pernah. Dan memang begitulah para Rosul tidak akan 
berkhiyanat. Dan ketika aku bertanya kepadamu apakah kalian memeranginya dan dia 
memerangi kalian kamu menjawab telah sering terjadi peperangan dan bahwa peperangan 
kalian dan dia silih berganti. Terkadang dia mengalahkan kalian dan kadang pula kalian dapat 
mengalahkannya dalam kesempatan lain. Dan memang begitulah para Rosul diuji dan 


kesudahannya pasti kemenangan menjadi milik mereka. Dan ketika aku bertanya kepadamu 
apa yang dia perintahkan kepada kalian, kamu jawab bahwa dia memerintahkan kalian agar 
kalian ber'ibadah kepada Allah dengan tidak menyekutukuan-Nya dengan sutau apapun dan 
melarang kalian dari apa yang disembah oleh nenek-moyang kalian dan dia memerintahkan 
kalian untuk mendirikan shalat, bershadagah, kejujuran, memenuhi janji dan menunaikan 
amanat". Raja berkata: "Itulah sifat-sifat seorang Nabi. Sungguh aku sudah mengetahui 
bahwa Nabi terakhir telah muncul tapi aku tidak pernah menyangka kalau dia datang dari 
kalangan kalian (Ouraisy). Seandainya apa yang kamu ucapkan itu benar, sungguh dia akan 
menguasai tanah yang sekarang berada di bawah kedua telapak kakiku ini dan seandainya 
aku ada harapan untuk menjumpainya pasti aku mengharuskan diriku untuk menemuinya. 
Dan seandainya aku sudah berada di hadapannya pasti aku akan basuh kedua telapak 
kakinya". Abu Sufyan berkata: "Kemudian dia meminta surat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu dibacakan kepadanya yang isinya adalah: "Bismillahir rahmaanir rahiim. Dari 
Muhammad, hamba Allah dan Rosul-Nya, untuk Heraklius, Raja Romawi, Keselamatan bagi 
orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian dari pada itu, sungguh aku menyeru kamu dengan 
seruan Islam. Masuklah kedalam Islam maka kamu akan selamat. Masuklah Islam niscaya 
Allah akan memberimu pahala dua kali. Namun bila kamu enggan maka kamu akan 
menanggung dosa bangsa Arisiyyiin (Erapa). Dan: (Disalam surat itu Beliau menuliskan 
firman Allah OS Alu "Imran ayat 63) yang artinya: ("Hai ahli kitab, marilah (berpegang) 
kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa 
tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak 
(pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka 
berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang 
yang berserah diri (kepada Allah) ". Abu Sufyan berkata: "Ketika sang Raja sudah 
menyelesaikan pernyataannya itu tiba-tiba terdengar suara gaduh orang-orang yang berada 
di sekelilingnya dari para pembesar Romawi dan semakin bertambah kegaduhan mereka dan 
aku tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Kemudian kami diperintahkan agar keluar. 
Ketika aku hendak keluar bersama teman-temanku dan aku telah menjauh dari majelis 
mereka aku berkata kepada teman-temanku: "Sungguh besar perkara anak Abu Kabsyah ini. 
Inilah seorang Raja Bani Ashfar (Bangsa berkulit kuning/Romawi) yang dia juga 
mengkhawatirkannya". Abu Sufyan berkata lagi: "Demi Allah, aku senantiasa merasa hina 
dan sangat yakin bahwa urusan (agamanya) akan berjaya hingga akhirnya Allah 
membukakan hatiku untuk menerima Islam padahal sebelumnya aku membencinya". 


HA AAA NN o LAN Sa 
Kea Membina San AHM 3 AN APA ميم‎ GAA 
t SE ii Laga Í Ag Tea 

A Nata 4 اص ر‎ AA nia > Paud 7 GA 

KE NG ی‎ Sei fe 25-0 Ear 33 BA ge ja 

A Pa‏ ولو 


SENA BAL AAA AA MAN NI San ََالَعَلَّ‎ 


AN PA BKI IE بک‎ 


2724. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah Al Oo'nabiy telah bercerita 
kepada kami 'Abdul "Aziz bin Abi Hazim dari bapaknya dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu 
dia mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda pada saat perang Khaibar: 
"Sungguh bendera perang ini akan aku berikan kepada seseorang yang Allah akan 
memenangkan peperangan ini lewat tangannya". Maka orang-orang berdiri sambil berharap 
siapa di antara mereka yang akan diberikan. Keesokan harinya setiap orang dari mereka 
berharap diberikan kepercayaan itu. Kemudian Beliau berkata: "Mana 'Ali?" Dijawab: "Dia 
sedang sakit kedua matanya". Maka Beliau memerintahkan agar memanggilnya. (Setelah 'Ali 
datang) Beliau meludahi kedua matanya hingga sembuh seakan-akan belum pernah terkena 
penyakit sedikitpun. Lalu Beliau bersabda: "Kita perangi mereka hingga mereka menjadi 
seperti kita (Muslim) ". Beliau melanjutkan: "Melangkahlah ke depan hingga kamu memasuki 
tempat tinggal mereka lalu serulah mereka ke dalam Islam dan beritahu kepada mereka 
tentang apa yang diwajibkan atas mereka. Demi Allah, bila ada satu orang saja yang 
mendapat petunjuk melalui dirimu maka itu lebih baik bagimu dari pada unta-unta merah 
(yang paling bagus) ". 


ES قَالَ مَعِعَتٌ‎ Baal DAA يه ُء‎ KAKA وو‎ ME SA 
IA a peh Se Aa sale صل‎ NG gan 5 NG) ALA 


a 


Se بر‎ h A AA TI KN Gb pe بعد ما‎ AN مع‎ dala 
SEN al SA دی‎ Ki 


2725. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Mu'awiyah bin 'Amru telah bercerita kepada kami Abu Ishag dari Humaid berkata aku 
mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
apabila memerangi suatu kaum, Beliau tidak memeranginya hingga datang waktu shubuh. 
Apabila mendengar suara adzan Beliau menahan diri dan apabila tidak mendengar adzan, 
Beliau lantas memeranginya setelah waktu shubuh. Dahulu kami mendatangi Khaibar (untuk 
berperang) pada malam hari". Telah bercerita kepada kami Outaibah telah bercerita kepada 
kami Isma'il bin Ja'far dari Humaid dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 
"Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila berperang bersama kami". 


AM GAGANG يوحي‎ sh عن‎ Da AA AE A 


Md 


Lia pem AS 5 ae 2 AN JG BIS Gir ar Bad AI 


P 


LA 


2 EA ei NIÉ مُحَمَدَوَالَحَمِيس‎ a SAN NGANG ANA paras ديعا‎ PA 
Ga KAN ea PN SU S3 padan 5) 


- 
4 r4 


2726. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Humaid dari Anas 
radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat menuju Khaibar dan 
Beliau mendatanginya di malam hari. Dan Beliau apabila mendatangi suatu kaum di malam 
hari Beliau tidak langsung menyerang mereka hingga menunggu datangnya waktu shubuh. 
Ketika tiba waktu shubuh, orang-orang Yahudi keluar dengan membawa sekop-sekop dan 


keranjang mereka. Tatkala melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mereka berkata: 
"Muhammad. Demi Allah Muhammad dan pasukannya". Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Allahu Akbar, hancurlah Khaibar. Sesungguhnya kami apabila 
mendatangi perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang- 
orang yang diperingatkan tersebut". 


للەعنه 


PRA NABA Bg NE KAYU pas 


Pd -2 È اف ار‎ AE a 


IA aÁ Ads ma bea, 25466‏ اسَمكَمَنْكَالَلَا له 
GEN ME as AA gha Sasa BA‏ 51 عه Ae t‏ 


2727. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy telah bercerita kepada kami Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah 
(tidak ada ilah kecuali Allah). Maka barang siapa yang telah mengucapkan laa ilaaha illallah, 
sungguh telah terlindung jiwa dan hartanya dariku kecuali dengan hagnya dan 
perhitunganya kepada Allah". Diriwayatkan oleh 'Umar dan Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


ic 


Bab: Orang-orang yang ingin berperang, kemudian di tutupi dengan perkara yang 
lain 


Bpk DE SAVE Ie DU SAS AN ا‎ 


و 


BS LIS ba Sa HE KEDA iga AKA ِن‎ 


y” 


PED 


ر و ر رص Loa,‏ 4 
مَالِكِحينَتَخَلَفَعَنَرَسُو ل ال صل 3g prana a PENGISIAN‏ 
Us SE‏ 


2728. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab berkata telah bercerita kepadaku 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 
Ka'ab bin Malik bahwa 'Abdullah bin Ka'ab radliallahu 'anhu adalah penuntun Ka'ab (saat 
buta) dari anak-anaknya, dia berkata aku mendengar Ka'ab bin Malik ketika dia tidak 
mengikuti perang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (dalam perang Tabuk). Dan 
tidaklah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam hendak berperang kecuali Beliau 
merahasiakannya dari orang lain". 


2 2 ا ده ور‎ Ns د‎ ٤ و‎ RS 
BNN PES BERAS 


2 r 


prar‏ مدب ا خو اغد 


aah AN AN pera Kea KS مَالِكِقَالَ مَعِعَتٌ‎ SS AE 


Gg. 


8 S1 AN AN 
LAN AINI 8 LES و زىبا حى‎ Yu Asi يدر‎ Ad kas 
JS MS era سَدِيدِوَاسَكَقبَلسَفَرَابَعِيدَاوَمَقَارَاوَ‎ pogas AEAN) 


- 
£ 


ARA sa PADA‏ هة عدو PRA ga‏ الي ير يذ 


2729. Dan telah bercerita kepadaku Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy berkata telah bercerita 
kepadaku 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik berkata aku mendengar Ka'ab 
bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila 
hendak melakukan peperangan yang Beliau terjun didalamnya melainkan merahasiakannya 
kecuali ketika perang Tabuk yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ikut didalamnya 
yang terjadi pada musin panas dan menempuh perjalanan yang panjang melelahkan serta 
menghadapi pasukan musuh yang jumlahnya banyak. (Pada perang itu) Beliau 
mengumumkannya kepada Kaum Muslimin tentang urusan mereka agar mereka 
mempersiapkan diri menghadapi musuh mereka dan mengabarkan kepada mereka secara 
langsung apa yang Beliau kehendaki. 


Da 


A KEM Ge M3 GAGAL AE si NS 4 JG ANA 


Z 


(na 


Lu» Cena LAI 2 AN کو‎ LG 20 1 NS te 
ma) Anda le baal AA 25K KI iss 
2730. Dan dari Yunus dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku 'Abdur Rahman bin 
Ka'ab bin Malik bahwa Ka'ab binMalik radliallahu "anhu pernah berkata: Sungguh sedikit 


sekali apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk bepergian melainkan 
Beliau melakukannya pada hari Kamis. 


gi He Pa LEG FR NE Sasa الو‎ e Tana BAE حَدَدْنِي‎ 
NGGI 2333 Ema e Angle Par NIS ANIS SA ge san HEM 


2731. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Abdur Rahman bin 
Ka'ab bin Malik dari bapaknya radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
keluar pada hari Kamis saat perang Tabuk dan adalah Beliau suka apabila keluar (bepergian) 
pada hari Kamis. 


Bab: Berangkat setelah zhuhur 


PA 
4 
4 


eS YY 


LZS‏ » ومام صل gih EN Gt Kas‏ زي MEI GRES PISA‏ يض خو 
D‏ 


رر 


2732. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad 
bin Zaid dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam shalat Zhuhur di Madinah empat raka'at dan shalat 'Ashar di Dzzzul Hulaifah 
dua raka'at dan aku mendengar mereka (para sahabat) mengeraskan (bacaan talbiyyah) 
pada keduanya (hajji dan 'Umrah) secara bersamaan. 


Bab: Berangkat di akahir bulan 


Sim 


SA EN si ES SUA 5 AN Be 
e الول ل 9 عله‎ hope كر‎ PAI Ae 


r 


WG NG مله يكن‎ aaa saké? PISA AN GANG 
KAA SAE JAE AA ni 


Z2 A Az 


Gol‏ مادا قال حر رسو لاله صل الله 1 يَهِوَسَلَّمَعَنَأَرْوَاجِدِكَالَ يَحْيَى فد سَهَدًَاالْحَدِيتَ 
للقاسم AA JAR IBLIS‏ 


2733. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Yahya bin Sa'id 
dari 'Amrah binti 'Abdur Rahman bahwa dia mendengar 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Kami berangkat bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada lima malam terakhir 
dari bulan Dzul Qo'dah dimana tidak lain keberangkatan kami melainkan untuk menunaikan 
hajji. Ketika kami hampir sampai di Makkah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan kepada siapa yang tidak membawa hadyu (hewan qurban) apabila nanti 
telah selesai dari thawaf di Baitullah dan sa'i antara bukit Shofa dan Marwah agar mereka 
bertahallul. 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Kemudian pada hari Nahar dikirimkan kepada 
kami daging sapi, lalu aku bertanya: "Apa in? i". Maka si pengirim berkata: "Ini (daging) 
sembilahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas nama istri-istri Beliau". Berkata 
Yahya; Maka aku ceritakan hadits ini kepada Qosim bin Muhammad maka dia berkata: 
"Demi Allah, sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawakan hadits yang 
sesungguhnya". 


Bab: Berangkat di bulan ramadan 


D a D daa membatin E 


w 


LSI 36 NG SE SITE IG لاو‎ TN 21 PS 
Aa yaa Aan Sa AIR 


2734. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
berkata telah bercerita kepadaku Az Zuhriy dari 'Ubaidullah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar bepergian di bulan Romadhan 


dan tetap melaksanakan shoum (puasa) hingga ketika sampai di Al Kadid, Beliau berbuka". 
Berkata Sufyan, Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku 'Ubaidullah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu "anhu lalu dia menyebutkan hadits ini. Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhariy: "Ini 
merupakah ucapannya Az Zuhriy. Sedangkan disebutkan di Akhir adalah perbuatan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Siap mendengar dan taat kepada imam 


TNs | م واه 3ر لس‎ Bar LL ا‎ 2722 Z وم‎ NGEKUL ق‎ -2 A 
AEE ana حدثتامسددحدنتا يی‎ 
P 
4 


A RR EA 213 A 26 KN 
BEE PA SA Aa SAS AA وحَدَدْنِي‎ pla ae صل‎ 
A 
35 ل ”ا‎ fya | و‎ z -A as 2 
صل الله‎ EA رضي‎ gan عَنَ ابن‎ 
LT دور را‎ KEP مه‎ ena 575 


2735. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari 
'Ubaidullah berkata telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku 
Muhammad bin Shobbah telah bercerita kepada kami Isma'il bin Zakariya' dari '"Ubaidullah 
dari Nafi" dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Mendengar dan taat adalah hag (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat 
maksiat. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar 
dan taat". 


Tai 
w 14 8 


PRADA 


Bab: Berperang dari belakang imam dan berlindung darinya 


- - 
4 Ww 


Pare 


at fan AKA GANG NON TP‏ ر رو ر کر ور ےر ر امور وو 
ليَمَانِأخْبرَنا شعيّبٌ حَدَثْمًا بو ENGA‏ جحد آنه معا باهر 53 الله عه 


MSI as aa sak EN SANA‏ جردو السًابقونَ 
Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib‏ .2736 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad bahwa Al A'raj bercerita kepadanya bahwa dia‏ 
mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kita adalah kaum yang datang terakhir (di dunia ini)‏ 
yang akan mendahului yang lain (pada hari akhir) ".‏ 


PA z 
Lii ta? لد ر‎ 2 aa 


ma la ya ga ML at Saga bisi SA AE NA‏ أطاعن 


A z 22 Aaz & NA ba nana RI ERA‏ ور 2 ر 
aa‏ مير فقد عصان وَإِنْمَالِمَامجَنَه يْقَاَل مو را په و يُتَقَى JAE BANG gas gali ba‏ 
(CAA‏ ۴ ۶اا 24 GA,‏ كم As‏ 
BAL ia‏ بغيرهفَإنَعَلَيّهِمنّه 
Masih melalui jalur periwayatan yang sama seperti hadits sebelumnya, dari Abu‏ .2737 
Hurairah; Dan dengan sanad diatas, Beliau shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda:‏ 


"Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah dan barang siapa yang 
bermaksiat kepadaku berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat 


kepada pemimpin berarti dia telah taat kepadaku dan barang siapa yang bermaksiat kepada 
pemimpin berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Dan sesungguhnya imam (pemimpin) 
adalah laksana benteng, dimana orang-orang akan berperang mengikutinya dan berlindung 
dengannya. Maka jika dia memerintah dengan berlandaskan tagwa kepada Allah dan 
keadilan, maka dia akan mendapatkan pahala. Namun jika dia berkata sebaliknya maka dia 
akan menanggung dosa". 


Bab: Baiat dalam peperangan untuk tidak melarikan diri 


Se AA a ANGING aa ر‎ 3 bii Ja EN ALAH 
EEE EN 5 IN A Ko Ea aa WG Jadi 

AAN EP Ja NG الْمَوْ‎ Kanan 
2738. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Juwairiyah 
dari Nafi' berkata; Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Kami kembali (ke Hudaibiyah) 
pada tahun berikutnya (satu tahun setelah perjanjian Hudaibiyah), maka tidak ada dua orang 
dari kami yang berkumpul di pohon yang kami dulu kami berbaiat dibawahnya. Pohon itu 
menjadi rahmat dari Allah". Kemudian aku bertanya kepada Nafi': "Atas dasar apa Beliau 


membaiat mereka, apakah untuk kematian?" Dia menjawab: "Tidak, namun Beliau 
membaiat mereka untuk kesabaran". 


uG 


p 


PÉINE ANE IE ESA LB SAS G حَدَكْتَامُوسَى‎ 
IS i LES SA NN AE ANG a OS IBL ريد رضي‎ 
akasa EN AAN Pa AN JET 


2739. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Wuhaib 
telah bercerita kepada kami 'Amru bin Yahya dari 'Abbad bin Tamim dari 'Abdullah bin Zaid 
radliallahu 'anhu berkata: "Ketika terjadi peperangan Harrah (dan orang-orang membai'at 
'Abdullah bin Hanzholah untuk kematian), ada orang yang datang kepadanya ('Abdullah bin 
Zaid) seraya berkata: "Sesungguhnya Ibnu Hanzholah membai'at manusia atas kematian". 
Maka dia berkata: "Aku tidak akan berbai'at kepada seseorang untuk hal itu kecuali kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". 


A A W 

A ANGGA 4 ken A A 79 2G 

Je KN ANTE EEN o iada يد بنا بي عبيد عن‎ pas > بابر اهم‎ PEN Ea 
2, 


IM 


NGÊS NG ENG NG IG MN كما حف‎ A EN EA das 
302385 a AEIR A A 5 NGANG AH 
Sa 


2740. Telah bercerita kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Yazid 
bin Abi 'Ubaid dari Salamah radliallahu 'anhu berkata; "Aku berbai'at kepada Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam (pada peristiwa Hudaibiyah) kemudian aku berpindah kepada naungan 
pohon. Ketika orang-orang sudah agak longgar, Beliau berkata: "Wahai Ibnu Al Akwa' 
(Salamah), tidakkah kamu berbai'at?" Aku berkata: "Aku sudah berbai'at, wahai Rasulullah". 
Beliau berkata: "Bai'at lagi". Maka kemudian aku berbai'at untuk kali kedua. Lalu aku (Yazid) 
bertanya kepadanya: "Wahai Abu Muslim, untuk apakah kalian berbai'at pada saat itu?" Dia 
berkata: "Untuk mati". 


eee حفص و دا‎ Tea 
BER LANA BA الهاو ما‎ JASA AI AA SI مالتق كفو‎ 5 
PAN LE Hawa Kan A das 


2741. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'Umar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Humaid berkata, aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Pada perang Al Khandag, 
orang-orang Anshar bersya'ir: "Kami adalah orang-orang yang berbai'at kepada Muhammad. 
Untuk terus berjihad selama kami hidup". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyambut 
sya'ir mereka dengan bersya'ir: "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya 
melainkan kehidupan akhirat. Maka muliakanlah Anshar dan Muhajirin”. 


WA 


A2 Kan né ERA Ja 3333 PN A BA Wis 
Wa ANE JS: mn aan e NG 


8 yg Za 


P 


2742. Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia mendengar Muhammad bin Fudhail 
dari 'Ashim dari Abu 'Utsman dari Mujasyi' radliallahu 'anhu berkata; Aku menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersama saudaraku lalu aku berkata: "Bai'atlah kami atas hijrah". 
Maka Beliau berkata: "Hijrah sudah berlalu bagi para penduduknya (Makkah) ". Lalu aku 
tanyakan: "Lalu atas apa Tuan membai'at kami?" Beliau berkata: "Atas Islam dan jihad". 


Bab: Imam mengharuskan kepada manusia pada sesuatu yang mereka mampu 
SEL a لقالقالعَبد‎ a, يڙ عَنْ مَنْصو‎ ask نأي‎ 32 PETA ANA > 
KANAAN م‎ Ai Alisa 
ا‎ A 56 0 rerata 2 م اود‎ LN 2 
US ENY للك‎ Ss BIL dil HE BN AR 3 MAYA 
d 


at IA PES a SA Áe ع‎ 


BY Ki غرم اياف مر لامر حى‎ NG Aa AN aa) 


Z 
س‎ 
AF Pd 


1 ٠ A i < 122 IA - - Ka 22. RAPP SMAN A 
هَ إلا‎ INGIN IS ANA 3 AS Lag 7 Gn NAN Bi 
و ی س د‎ Pa 
5536 قي‎ Rop ihi لثغب‎ ENEN a KAS ah 


2743. Telah bercerita kepada kami 'Utsman bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kami Jarir 
dari Manshur dari Abu Wa'il berkata: 'Abdullah bin Mas'ud berkata: "Pada hari ini ada 
seorang yang datang menemuiku lalu bertanya tentang sesuatu yang aku tidak tahu apa 
yang harus aku jawab. Dia berkata: "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang 
bersemangat dan sungguh-sungguh, ia keluar bersama para pemimpin kita pada 
peperangan, lalu ia mengatakan kepada kita segala sesuatu yang kita tidak mampu 
menghitungnya?" aku jawab: "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan 
padamu, kecuali ketika kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dimana Beliau tidak 
menginginkan kepada kami kecuali hanya sekali hingga kami melakukannya. (Kata Beliau): 
"Dan sesungguhnya ada orang diantara kalian yang akan senantiasa dalam kebaikan selama 
ia bertakwa kepada Allah. Jika ia ragu pada dirinya tentang sesuatu ia bertanya kepada orang 
lain lalu ia meyelesaikan perkaranya. Dan hampir-hampir kalian tidak akan menemuinya. 
Demi Dzat yang tidak ada ilah selain Dia, aku ingat bahwa tidak ada yang menyelimuti dunia 
kecuali seperti air keruh yang diminum bagian bersihnya dan tersisa keruhnya"'. 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam jika tidak berperang di awal siang, 


A 


PESE sa sab إِسَحَاقَ‎ BAG FE FA JASA JAE S3 


ET‏ لقال َب إِلَيّهِعَبَدَ الله نا يأوقرَضى الما 
SA AS‏ سلمف بع ارد اَي SELANG KANG‏ 


a a 


| SANG gati Ga AN PESAN KS SENA فی الاس حَطيبًاقال‎ 


2 at 


FAR JAS PEN IE ESA AA‏ ل الڪ تاب و مج ري الاب وَهَازِم 
AE 2 GA MAA‏ 


2744. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Mu'awiyah bin 'Amru telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Musa bin 'Ugbah dari Salim 
Abu An-Nadhar, mantan budak (yang telah dimerdekakan oleh) 'Umar bin 'Ubaidillah, dia 
adalah seorang juru tulisnya berkata: 'Abdullah bin Abi Aufaa radliallahu 'anhuma menulis 
surat kepadanya lalu aku bacakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari- 
hari berhadapan dengan musuh Beliau menanti hingga terbenamnya matahari kemudian 
berdiri berkhothbah di hadapan manusia seraya berkata: "Wahai sekalian manusia, 
janganlah kalianmengharapkan bertemu dengan musuh tapi mintalah kepada Allah 
keselamatan. Dan bila kalian telah berjumpa dengan musuh bershabarlah dan ketahuilah 
bahwa sesungguhnya surga itu terletak di bawah naungan pedang-pedang". Kemudian 
Beliau berdoa: "Ya Allah Yang Menurunkan Kitab, Yang Menjalankan awan, hancurkanlah 
pasukan sekutu, binasakanlah mereka dan tolonglah kami menghadapi mereka". 


Bab: Meminta izin kepada imam 


دا اكات : SANAN A‏ جر يد عَن ÁINE ME GAN ET MAN‏ ال 


¿0? A 


G هورم‎ aa PAN A Pa A 4 
م‎ 


sekaa Ie AG SEE da sale LAN An AI‏ أن 


kan 
kê 
CA 
Gx 
N 
> 
1 


KAFE ت‎ 


IIS قا لفلف ر سول‎ Gb ANG BAN K IEEE Ji 
00 SA JA GAS en JURUS a 
JELAS و‎ PENA Opah ميتو‎ 6 NG aa ANGGÉ AAS fE 


PEN CIA NA a أَبَلْالْمَدِيئدَكَالَقَقُلْتُيَارَسُو‎ e b BIN Aa 
KG Ga bé AJE sb ES Sua DAH eka 


A و عله‎ De ASNE ند لامي ي الود‎ AI 

AAN ya A EN جت بكر‎ AIR BLS SEA, 
4 {z FI “GG س‎ zA Trz 2 sen A 2 - LA 

MA تقوم‎ NA BNI و جمتلهر‎ AE S3 Nb Ayat Aga 


AA pe A 


A MEA PAN 8. و‎ ca -a Pi Ns lari > wa 2 GK 
الْمَدِيتَهَعَدَوَت‎ ja AIA Sa Ii جت تيالو‎ 5556 
SAHA AN as Lab Gaib AN NAN EA AS 5 CA AT mila 


2745. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir 
dari Al Mughirah dari Asy-Sya'biy dari Jabir bin "Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: Aku 
ikut berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau menemuiku saat 
aku sedang menunggang unta milik kami yang sudah sangat lemah hampir tidak sanggup 
berjalan. Beliau bertanya kepadaku: "Ada apa dengan untamu?" Jabir berkata; Aku jawab: 
"Kelelahan". Jabir berkata: Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbalik ke belakang 
lalu menuntun unta itu dan mendo'akannya. Beliau terus saja berada di dekat unta hingga 
unta itu berjalan mendahului lalu Beliau bertanya kepadaku: "Bagaimana pendapatmu 
tentang untamu sekarang?" Dia berkata: Aku jawab: "Bagus, dia telah mendapatkan barakah 
Tuan". Beliau berkata: "Apakah kamu mau menjuanya kepadaku?" Jabir berkata: "Aku malu, 
karena tidak ada lagi unta yang kami miliki selain itu". Jabir berkata: "Aku katakan: "Ya". 
Beliau berkata: "Juallah untamu kepadaku". Maka aku jual unta itu kepada Beliau dengan 
ketentuan saya boleh tetap menungganginya sampai di Madinah. Jabir berkata: Aku katakan: 
"Wahai Rasulullah, aku mau nikah". Lalu aku meminta izin kepada Beliau dan Beliau 
mengizinkan aku". Lalu aku mendahului orang-orang menuju Madinah hingga ketika aku 
sudah sampai di Madinah aku menemui pamanku (saudara laki-laki ibu) lalu dia bertanya 
kepadaku tentang unta maka aku beritahu apa yang sudah aku lakukan dengan unta 
tersebut dan dia mencelaku". Jabir berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata 
kepadaku ketika aku meminta izin untuk menikah: "Kamu menikahi seorang gadis atau 
janda?" Aku jawab: "Aku menikahi seorang janda". Beliau berkata: "Mengapa kamu tidak 
menikahi gadis sehingga kau dapat bercengkerama dengannya dan diapun dapat 
bercengkerama dengan kamu". Aku katakan: "Wahai Rasulullah, bapakku telah meninggal 
dunia atau mati syahid dan aku memiliki saudara-saudara perempuan yang masih kecil-kecil 
dan aku khawatir bila aku menikahi gadis yang usianya sebaya dengan mereka dia tidak 
dapat membimbing mereka dan tidak dapat bersikap tegas terhadap mereka hingga 
akhirnya aku menikahi seorang janda agar dia dapat bersikap tegas dan membimbing 
mereka". Jabir berkata: "Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sudah sampai di 


Madinah aku segera menemui Beliau dengan menyerahkan unta dan Beliau memberiku 
uang penjualan unta tersebut namun Beliau juga mengembalikan unta tersebut kepadaku". 
Al Mughirah berkata: "Ini merupakan ketentuan kita yang baik dan kami memandangnya 
tidak ada masalah". 


Bab: Imam bersegera menuju tempat berkecamuknya peperangan 


Kasada TEE بن مَالِكِرَضِيَ‎ aa PE SA شُعَبَةَ‎ yi LAS SS 


Pa LA, 


BEA 93) Sea a NGA b NU Sela pete s AG َر‎ 
KA 


2746. Telah bercerita kepada kami Musaddadd telah bercerita kepada kami Yahya dari 
Syu'bah telah bercerita kepadaku Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; 
Pernah terjadi gempa bumi di Madinah lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengendarai seekor kuda milik Abu Thalhah kemudian berkata: "Kami tidak melihat sesuatu 
apapun. Yang kami dapati kuda ini sangat cepat". 


Bab: Bersegera dan memacu kendaraan pada saat terjadi sesuatu yang menakutkan 
(peperangan) 


Muona Ma ددا خسان‎ SA حد حَدَكَمَاالْمَضَلُمٌ‎ 
Pe WG eka sané ٤ gi رار سوك‎ SANG jaki KAN رض‎ 


ANNA 


33 كُض B3‏ کټ الاس ير كُضُونٌ حَلّفَهُة SISA AI SI Sui‏ 


2747. Telah bercerita kepada kami Al Fadhl bin Sahal telah bercerita kepada kami Husain bin 
Muhammad telah bercerita kepada kami Jarir bin Hazim dari Muhammad dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata: Orang-orang mengalami kegoncangan (gempa bumi) lalu 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengendarai seekor kuda milik Abu Thalhah yang 
sangat lamban. Kemudian Beliau keluar memacu kuda sendirian dan diikuti oleh orang-orang 
memacu dari belakang lalu Beliau bersabda: "Jangan kalian takut, sungguh ini kuda yang 
sangat cepat larinya". Sejak hari itu kuda itu tidak dapat dikalahkan. 


Bab: Imbalan dan beban bawaan di jalan Allah 
AP NYATA: کک‎ Ie ب أذ‎ Na Lat JEANS GAN AH 
AA Jara baa AJENGE رضي‎ ab IG 
ISA GAN AA in EN Ja ale 


PA 
si PA 


2748. Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy telah bercerita kepada kami Sufyan berkata 
aku mendengar Malik bin Anas bertanya kepada Zaid bin Aslam, lalu Zaid berkata: "Aku 
mendengar bapakku berkata: 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu berkata: "Aku 


menshadagahkan kuda fi sabilillah kemudian aku lihat kuda itu dijual. Maka kemudian aku 
bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apakah aku boleh membelinya. Maka 
Beliau berkata: "Jangan kamu beli dan jangan kamu ambil kembali shadagah kamu". 


SUA - » 5 و‎ NG -ô - KS ANGGA ر ر‎ 

Jae E KS‏ قال SAS‏ مالك عن افع LE‏ عبد اله بن عم رضي gan NGGEN‏ ت 
کم على قر سف AE AIA disana ig WEAR BA Jama‏ وسم FI‏ 
ISIS KN PAS‏ 


2749. Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Nafi' 
dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab 
menshadagahkan kuda fi sabilillah kemudian dia mendapatkan kuda itu dijual. Kemudian dia 
hendak membelinya. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 
Beliau berkata: "Jangan kamu beli dan jangan kamu ambil kembali shadagah kamu". 


en 1 SEN EN Pe LES SAS BAN 
ABI Pen ALE pe NG انها قال رسو‎ ge SH MA 
HA A A 4 


a A BR AIA ro P?‏ ت انيقالت 


47 RAA 


ás frz 


N 

N 
SEN 
p` 
N 
a 


2750. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id 
dari Yahya bin Sa'id Al Anshoriy berkata telah bercerita kepadaku Abu Shalih berkata aku 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda; "Seandainya tidak memberatkan ummatku aku tidak akan membiarkan (mereka) 
tidak ikut dalam sariyah (pasukan perang) sekalipun. Akan tetapi aku tidak mendapatkan 
perbekalan dan tidak pula aku dapatkan biaya yang dapat menyertakan mereka untuk 
berperang lalu menjadi berat bagiku dengan tidak berangkatnya mereka. Sungguh aku ingin 
berperang di jalan Allah lalu aku terbunuh kemudin aku dihidupkan kembali lalu aku 
berperang lagi kemudian terbunuh lagi lalu aku dihidupkan kembali". 


Bab: Pahala 


ANA RR Kean NGA NGA PANAS KUTA KG 
Kasa SEA Sis Kala TI PA Balai 
anak لال ع لاق‎ Aas EA 

JAAN يقم‎ YA kb NAGA JE AR سكم‎ sale صل‎ AN SG 


2751. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Sufyan telah bercerita kepada kami Ibnu Juraij dari 'Atha' dari Shofwan binYa'laa dari 
bapaknya radliallahu 'anhu berkata: "Aku ikut berperang bersama Rasulullah shallallahu 


KAN 


'alaihi wasallam dalam perang Tabuk dimana aku menshadagahkan seekor unta muda yang 
ini menjadi amalku yang paling kokoh tertanam dalam jiwaku. Kemudian aku memberi upah 
seseorang lalu dia berperang melawan musuhnya sehingga salah satu dari keduanya 
menggigit tangan lawannya lalu memuntahkannya dari mulutnya hingga jarina putus. Lalu 
dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengadukan persoalannya itu, maka 
Beliau berkata: "Apakah dia melepaskan tangannya kepadamu lalu kamu menggigitnya 
seperi unta menggigit?" 


Bab: Penjelasan tentang bendera Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


ا 22 2 seal PAKE AKI Pa‏ 
SAS‏ هيدنا ي مر SITE‏ اللَيَتقال خي مرن عُقَيل عن اب نشاب فالخو A ag‏ 
SAKA ANG‏ 

5 AAS kira, aa 
2752. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Maryam berkata telah bercerita kepadaku Al 
Laits berkata telah bercerita kepadaku 'Ugail dari Ibnu Sihab berkata telah bercerita 
kapadaku Tsa'labah bi Abi Malik Al @urathiy bahwa Qais bin Sa'ad Al Anshariy radliallahu 


'anhu adalah pembawa bendera Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ketika ia hendak 
melaksanakan haji lalu ia menyisir rambutnya. 


Ben sizé ع‎ AN D 3 aaa > ar Sa 


A PAS anda San AT NAK ANNA‏ رن سما کو رضي 


NGA sa SR ga PANA ZA Jaga las - ب‎ AEE Naa JBL 
NU asas AA صل‎ Ah Sal ج‎ Adaa AL. AAN 2 ASI 


ot MA‏ ار و ر 
Ww‏ 


AAN KA LA Mimbar Nala sari EA Io سول‎ Ty 
UI AA SANE BEN ERA A رال يحب الور س‎ BA E E 
1 o A لا‎ VRHA 


2753. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'ad telah bercerita kepada kami Hatim bin 
Isma'il dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata; 'Ali 
radliallahu 'anhu pernah tertinggal dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam peperangan 
Khaibar karena dia menderita sakit mata. 'Ali berkata: "Aku terlambat dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam". Kemudian dia berangkat lalu bertemu dengan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Ketika malam hari yang keesokan paginya Khaibar ditaklukan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh pasti aku kan menyerahkan bendera perang 
ini", atau Beliau bersabda: "Sungguh (bendera ini) akan diambil besok pagi oleh orang yang 
dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya", atau Beliau bersabda: "Orang yang mencintai Allah dan 
Rosul-Nya, dimana Allah akan memberikan kemenangan melalui tangannya". Maka ketika 
kami sedang bersama 'Ali, dan ini perkata yang kami tidak harapkan, mereka berkata: "Inilah 
'Ali". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan bendera itu kepadanya 
kemudian Allah memenangkan peperangan Khaibar ini melalui tangannya. 


Sena 4 


LAI Ka IN an ANA دت افد‎ 
KAN عليه وسل انكر كر‎ ALAN ABBAS رضي‎ AND يفو‎ AA 


2754. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Nafi' bin Jubair berkata aku mendengar 
Al 'Abbas berkata kepada Az Zubair radliallahu 'anhuma: "Disinikah Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam memerintahkan kamu untuk menancapkan bendera?" 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Kami ditolong dengan rasa takut 
musuh sejauh perjalanan satu bulan" 


Tun, GI 9 2 ع و‎ 
UDARA ERR SE . حَدثتا‎ 
La 2 A 2 و‎ 0 Pad 2 ل ع ر كاله‎ 2124% Ta جر‎ Lah - 
Gát He امع الكلمو نصرَ‎ Pel sena نر سو‎ AN 3 


LA 
A LAH 


A بُوهرَيْرَةَوَكَدَدَهَبَرَسُو ل‎ KAANGGEN تاتایم‎ 
۶و وي‎ AL 54 > 
GENE Saga 


2755. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Uqail dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dengan jawami'ul kalim 
(ucapan singkat namun sarat makna), aku ditolong dengan rasa ketakutan (musuh) dan 
ketika aku bermimpi aku diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia (kemenangan) lalu 
diletakkan di tanganku". Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah pergi dan kalianlah yang akan menuainya". 


PE NAN NO BUSA هر‎ Ngada BEA LI ا‎ 


ا ااا الام تقل نهل SY Pen Uh SN‏ 


ea Shan Az‏ ا و 


KEN HALUS) D MAP 


2756. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku 'Ubaidullah bin "Abdullah bahwa Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan mengabarkan kepadanya 
tentang Raja Heraklius mengutus seorang utusan kepadanya saat mereka (rombongan 
Ouraaisy) berada di Iyliya' lalu sang raja memanggilnya (untuk mendengarkan) surat dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Setelah dia selesai membaca surat tersebut seketika 
terjadi kegaduhan dan terdengar suara ribut dan akhirnya kami diusir keluar (dari majelis 
pertemuan tersebut). Maka kemudian aku katakan kepada teman-temanku ketika kami 
diusir: "Sungguh besar perkara anak Abu Kabsyah ini. Dia ditakuti oleh Raja Bani Ashfar 
(Bangsa berkulit kuning/Romawi) ". 


Bab: Membawa perbekalan saat perang 
BEBAN sng GEN IE ng KALA e 
An جوز‎ ABA EEE NGNE EKo NGE pa 
Abg تابي بكر وا‎ isa aka, Sa ja PEREBA i 
BALA JAN EIL SAE بطي بو‎ GK ak 6 NG b i E 


X 


دک 


HNS EP 


2757. Telah bercerita kepada kami 'Ubaid bin ISma'il telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam berkata telah bercerita kepadaku bapakku dan juga telah bercerita 
kepadaku Fathimah dari Asma' radliallahu 'anha berkata: "Aku menyiapkan bekal perjalanan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di rumah Abu Bakar ketika Beliau hendak melakukan 
hijrah ke Madinah". Dia berkata: "Dan kami tidak mendapatkan kain untuk mengikat bekal 
makanan dan minum Beliau. Lalu aku katakan kepada Abu Bakar: "Demi Allah, aku tidak 
mendapatkan sesuatu untuk mengikat perbekalan tersebut kecuali kain ikat pinggangku". 
Abu Bakar berkata: "Kalau begitu kamu potong dua kain ikat pinggangmu itu dimana yang 
sepotong kamu gunakan untuk mengikat (wadah) air dan yang sepotong lagi untuk mengikat 
bekal makanan". Maka kemudian aku melaksanakannya". Karena peristiwa itu kemudian 
(Asma radliallahu 'anha) dipanggil dengan julukan Dzaatun Nathagoin (Pemilik dua potong 
kain ikat pinggang) 


PE S1 


a ليع جار‎ AN عر‎ Za Sera Tan BE 
Kes la sale "AL Aa عَهَدٍ‎ deir Si مو‎ 3 SES عَسبمَاكَالَ‎ 


2758. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan 
dari 'Amru berkata telah bercerita kepadaku 'Atha' dia mendengar Jabir bin "Abdullah 
radliallahu 'anhuma berkata: "Kami membawa bekal berupa daging-daging hewan qurban 
pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (ketika berhijrah) ke Madinah". 


7 A ”ا م 27 و دل او‎ KAU Eza ر ر م دو‎ 
Nga يسار‎ MAN AS SAI, 33 3 SAS II ر‎ Waa SEA Aas SS 


NGANG) Sa aa ab aaa EN ge ENI 
Kab IL la 5ad PELAMAR AN DAR ba AAN, 
KI Jo a É Je liga la PN EL 

Kla A GAK AA PSA 


2759. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami 'Abdul Wahhab berkata aku mendengar Yahya berkata telah bercerita kepadaku 


Busyair binYasar bahwa Suwaid bin An Nu'man radliallahu 'anhu mengabarkan kepadanya 
bahwa dia pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun perang 
Khaibar hingga ketika mereka sampai di daerah Ash-Shohba', yaitu sebuah tempat dekat 
dengan Khaibar yang merupakah dataran rendah, mereka mendirikan shalat 'Ashar lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam meminta makanan namun tidak ada yang dapat diberikan 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali makanan yang terbuat dari adonan gandum. 
Lalu makanan itu kami edarkan ke mulut-mulut kami (untuk dimakan) sehingga kami makan 
dan minum (hingga kenyang). Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bangkit lalu 
berkumur-kumur. Maka kamipun berkumur lalu kami mendirikan shalat". 


SG a ea RBA‏ الي سل Pa Para‏ ده 
AN ag a ais‏ صل eo ÁN‏ 
Dga LEAN GA AGAN AAU‏ الي أت يض ارم ابر 35 
َي َا باو Fe age‏ قرغو اال رسو TI TEA SA‏ 
AI A35 aá‏ 


7 2 


2760. Telah bercerita kepada kami Bisyir bin Marhum telah bercerita kepada kami Hatim bin 
Isma'il dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah radliallahu 'anhu berkata: "Perbekalan orang- 
orang menipis dan mereka kekurangan air dan makanan, lalu mereka mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam meminta ijin untuk menyembelih unta mereka, Beliaupun 
mengijinkannya. Lalu 'Umar datang menemui mereka dan mereka mengabari hal itu 
padanya, lalu ia berkata; "Apakah ada lagi bekal kalian setelah unta kalian habis". Lalu dia 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, apakah mereka 
dapat bertahan hidup setelah mereka menyembelih unta mereka?" Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Panggillah orang-orang agar mereka membawa sisa- 
sisa bekal makaan mereka kemari". Maka Beliau berdo'a serta memohon berkah, lalu Beliau 
memanggil mereka agar membawa bejana mereka masing-masing. Maka orang-orang pun 
mengambil bagiannya (sebanyak genggaman tangan) hingga mereka mendapatkan semua, 
kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku bersaksi bahwa tidak ada 
Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasululloh". 


Bab: Membaca perbekalan di atas pundak 


PIN i EUÉ Ba Lagi D 
ra DI siguis AU 


9 


2 7 A ر‎ 20 NG A PEA A ANGE 27 روس‎ AA 
CASE Ja A ga NENG 3 Ta 


Loe $ 8 A G24147227 7784‏ 5 و مر 
فَقَدَهَاحِينَفَقَدَمَاهًا حم GG ANE,‏ حو GA NAGA‏ گام GG 33 gê KS Ka‏ 


2761. Telah bercerita kepada kami Shadagah bin Al Fadhal telah mengabarkan kepada kami 
'Abdah dari Hisyam dari Wahb bin Kaisan dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma 
berkata: Kami keluar dalam rambongan berjumlah tiga ratus orang dengan membawa 
perbekalan di atas pundak-pundak kami. Kemudian bekal kami habis hingga ada seseorang 
dari kami yang dalam setiap harinya hanya makan sebutir kurma. Ada seseorang yang 
bertanya: "Wahai Abu 'Abdullah, kemana kurma-kurma yang ada pada laki-laki tadi?" Abu 
'Abdullah berkata: "Sungguh kami menemukannya sudah habis bersamaan habisnya bekal 
kami hingga kami mendatangi laut dan ternyata ada seekor ikan hiu yang terlempar oleh 
ombak lautan. Lalu kami memakannya selama delapan belas hari yang merupakan saat-saat 
kami sukai". 


Bab: Wanita membonceng di belakang saudara lelakinya 


KE SA A3, gan BKK SAS CA 3 Sange sa TENG NE 


LA LA 
WA 


جلا شوشر Pap PENA‏ ع مولعل عع قل 


r 


CNN TA PEN D BN ANE Ae r: LECAS 


2762. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin 'Ali telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim 
telah bercerita kepada kami 'Utsman bin Al Aswad telah bercerita kepada kami Ibnu Abi 
Mulaikah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, para sahabat 
Tuan telah kembali dengan membawa pahala haji dan 'umrah sedangkan aku belum 
menyempurnakan haji". Maka Beliau berkata: "Pergilah kamu dan hendaklah 'Abdur Rahman 
(kakak Aisyah) memboncengkanmu". Maka Beliau memerintahkan 'Abdur Rahman agar 
mengantarnya untuk melaksanakan 'umrah dari At-Tan'im dan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menunggunya di ujung kota Makkah hingga 'Aisyah radliallahu 'anha datang. 


LA 
r 


AROE pake عييَتَةعَنْعَمُرو بن ديتار‎ kete IRAN a و‎ 


SAMA ع‎ ANE gan Saja 


Hara 


2763. Telah bercerita kepadaku "Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Ibnu 
'Uyainah dari 'Amru bin Dinar dari 'Amru bin Aus dari 'Abdur Rahman bin Abu Bakar Ash- 
Shiddig radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan aku 
agar memboncengkan 'Aisyah untuk melaksanakan 'umrah dari at-Tan'im". 


Bab: Membonceng saat dalam perang dan haji 


2 


NGAEN aa SN ESAI EL AAA َد الو‎ SIS سمي‎ KASI 
MA رضي‎ NN EA NE gh حَدَتْتَاعَبَّد‎ an AS SAS 
5 ل و‎ Li ap 2 4 كله و‎ ST 2 Last 
الْعمَرَةٍ‎ AN ba Ld AN GARA Ol SES 


2764. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Wahhab telah bercerita kepada kami Ayub dari Abu Oilabah dari Anas radliallahu 'anhu 
berkata: "Aku pernah memboncengi Abu Thalhah saat mereka bertalbiyah dengan suara 
keras untuk hajji dan 'umrah sekaligus". 


Bab: Membonceng di atas keledai 


- A 


9 An.» 


Yigal si SEMEN aksie PIK aka 


SISA Je ES SEM AANS 
Ae 25 


2765. Telah bercerita kepada kami Outaibah telah bercerita kepada kami Abu Shofwan dari 
Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengendarai keledai diatas pelana yang 
terbuat dari kain yang lebar lalu memboncengkan Usamah dibelakangnya. 


BIASA Gg ANA GANG a ب‎ > NA 
akh ةروووك للد‎ ALE Para D 0 
وفع حل سول‎ Angan Dar Orasi خاس اد‎ 3 

JANGE لاخر‎ PAMA SEKAR IN, Jaa 0 ta 


AAN شل‎ ena 51 JAGA HA HEE DG LIL SIA aJ عَمَرَ‎ pan í 13 WÉ وَكَانَعَيّد‎ 


للوبن 


Henna AAN LAS فيد قال‎ beng IKUT AS سام‎ sale 


N 


1 


2766. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits 
berkata Yunus telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah radliallahu "anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam datang pada Hari Penaklukan dari ujung Makkah 
dengan menunggang hewan tunggangannya dengan membonceng Usamah bin Zaid dan 
bersama Beliau ada Bilal, "Utsman bin Thalhah sekembalinya dari Al Hajbah (juru kunci dan 
pengurus Ka'bah) kemudian Belia menyuruh untanya berlutut di depan masjid, lalu Beliau 
memerintahkan agar membawakan kunci Baitullah (Ka'bah) kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam membukanya lalu masuk bersama Usamah dan Bilal serta "Utsman. Beliau 
berada didalamnya sepanjang siang itu lalu keluar. Maka orang-orang berebut untuk dapat 
masuk dan 'Abdullah bin "Umar adalah orang yang pertama masuk dari mereka lalu dia 
mendapatkan Bilal di balik pintu sedang berdiri maka dia menanyakannya dimana Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat. Maka Bilal memberi isyarat ke suatu 
tempat dimana Beliau shalat". 'Abdullah berkata: "Aku lupa bertanya kepada Bilal berapa 
raka'at Beliau melaksanakan shalat di dalam Ka'bah". 


Bab: Orang yang memegani pelana dan selainnya 


CH 515 2 


BEN Ikan G12247717?‏ قال ذ قال 
كول HIM ARA e AR PN Pa NAN‏ 


LA 


KANAN AN مَكَاعَهُصَدَكَدوَ‎ GAE a gii jeas مالك جل عَلَ‎ RAN 
Kp JNE SI basah sasa KÊN هال ل‎ lebi siki aa 


2767. Telah bercerita kepadaku Ishag telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Rozzag telah 
mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap ruas tulang pada manusia 
wajib atasnya shadagah dan setiap hari terbitnya matahari seseorang yang mendamaikan 
antara dua orang yang bertikai adalah shadagah dan menolong seseorang untuk menaiki 
hewan tunggangannya lalu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tungganyannya 
adalah shadagah dan ucapan yang baik adalah shadagah dan setiap langkah yang dijalankan 
munuju shalat adalah shadagah dan menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti atau 
menghalngi orang dari jalan adalah shadagah"'. 


A 


SAI EGA na 


Bab: Safar ke negeri musuh dengan membawa Al-Our'an 
Bros -4 اوور‎ 2 ,7A » 5 pg و ر و ا 22 و ا‎ Pa 
Lagi A) A a a An ui 


AA pilot AL ALA 2 Jan ana SAN 


2768. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang bepergian dengan membawa Al Our'an ke negeri musuh. 


Bab: Takbir saat perang 


A 


Au FN Da pp. GA وعم‎ LAN, 2 A TA AA رمم‎ Pap 
badge Ga رضي الله‎ KA JAE D يو‎ dee عدار بن مُحَمَّدِحَدَْنَاسُفّْانُ‎ 


و 


Jaa KESAMAAN A HU AN PU چوا با‎ ga 1 AN 
KA كرب‎ ANG pass ka sal 22 ALZA KAN ra ja ا‎ 


“ 


LA 


LER MAN Her Ai ai Ai 


Git 


GA AA AE AH PN AN 2 ala al Ia 


“ 


SN Ía saen صل‎ NG Nk 


2769. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Sufyan dari Ayyub dari Muhammad dari Anas radliallahu 'anhu berkata Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mendatangi Khaibar pada waktu shubuh dimana penduduk Khaibar sedang 
keluar dengan membawa alat bertani (cangkul, sekop dhl) diatas leher (pundak-pundak) 
mereka. Tatkala mereka melihat Beliau shallallahu "alaihi wasallam, mereka berkata: 
"Muhammad dan pasukannya, Muhammad dan pasukannya". Lalu mereka berlindung di 
balik benteng. Lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengangkat kedua belah tangan Beliau 
dan berdo'a: "Allahu Akbar, hancurlah Khaibar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi 
perkampungan suatu kaum, maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang 
diperingatkan tersebut". Kemudian kami mendapatkan keledai-keledai sebagai harta 
rampasan perang) lalu kami memasaknya. Kemudian seorang penyeru Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berseru: "Sesungghnya Allah dan Rosul-Nya telah melarang kalian memakan 
daging-daging keledai". Hingga akhirnya seluruh kuali (bejana untuk memasak) beserta isinya 
ditumpahkan. Hadits ini juga ditelusuri oleh "Ali dari Sufyan: " Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam mengangkat kedua belah tangan Beliau". 


Bab: Makruhnya mengeraskan suara saat takbir 


DAA LAN Tea PA امه‎ La Na f a A A RARA 


Pa 


2A 


Laki NEE وَادِهَلَلْنَاوَ‎ IE NGÊS kaa KEN ISI Jas a 


sh 
£ 


EN TAN عو‎ NGANAN kaa ALE DI NGA صو‎ 


HERAN KAN A BEN ئا مڪ‎ EN ha 


2770. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari 'Ashim dari Abu "Utsman dari Abu Musa Al Asy'ariy radliallahu "anhu berkata: Kami 
pernah bepergian bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan apabila menaiki bukit 
kami bertalbiyah dan bertakbir dengan suara yang keras. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, rendahkanlah diri kalian karena kalian tidak 
menyeru kepada Dzat yang tuli dan juga bukan Dzat yang jauh. Dia selalu bersama kalian dan 
Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat. Maha suci nama-Nya dan Maha Tinggi kebesaran- 


" 


Nya". 
Bab: Tasbih saat menuruni lembah 

E NN EN ESA HNS SS‏ عَْسَالِمِب نأي الْجَمْدِعَنَجَابرِ 

5 - 77 عر ووم ص A‏ ور ص لاور 1“ - PA‏ 

ES JBS AN aa‏ 9 صَعِدَمَا کاو A6‏ سكا 


2771. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Hushain bin 'Abdur Rahman dari Salim bin Abu Al Ja'di dari Jabir bin "Abdullah radliallahu 


'anhuma berkata: "Apabila kami berjalan mendaki (naik), kami bertakbir dan apabila 
menuruni jalan kami bertasbih". 


Bab: Takbir saat menaiki bukit 


ر کے واج دو Wi ca, 159 NG,‏ سے وپور کے و ور LAN‏ و د و NA‏ ور As‏ 
WAA MU AK‏ > 6 ه2125 هه 
قال A Bas BIUS‏ ئاو AA‏ 


2772. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ibnu Abi 'Adiy dari Syu'bah dari Hushain dari Salim dari Jabir radliallahu "anhu berkata: 
"Apabila kami berjalan mendaki (naik), kami bertakbir dan apabila menuruni jalan kami 
bertasbih". 


ل اي سا سو كرس Ao KO NG‏ و 0 ر IIN‏ ور و حدر اام و و 57 25 
NGANA Ka‏ حدثني عبد gal‏ يز GEMI glati OLS SEE aaa lih‏ 


عد اله ی عمر ر ضی Keran ala GEA ANE BULAN‏ الو 


rana LA Ta 4 0 4 TALK 2 cf EAEE 42 2. سار‎ KY 
شَرِيكَّلهُ‎ a INJEELG 638 DS KEB NUN ADA NYAH 


20 yo Au te A pb AAA ر‎ - PRIA کی‎ a و و‎ Ag 
GILA a ES AIS aa a 

Tatan Z و‎ Aye TA, ar 227 ]لديل‎ ab a Na و و‎ 2l و ورا‎ GA 
Vá عبد اله‎ DIN SAS LS ISS GAN EN GB NE gan PAS YAN 


2773. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah berkata telah bercerita kepadaku 'Abdul 'Aziz 
bin Abu Salamah dari Shalih bin Kaisan dari Salim bin 'Abdullah dari 'Abdullah bin 'Umar 
radliallahu 'anhu berkata: "Adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila kembali dari hajji 
atau 'umrah". Salim berkata: Aku tidak mengetahui kecuali dia berkata: "dari peperangan, 
setelah turun dari tempat ketinggian atau bukit bebatuan, Beliau bertakbir tiga kali lalu 
bedo'a: "LAA ILAAHA ILLA ALLAHU WAHDAHU LAA SYARIIKA LAH LAHUL MULKU WA LAHUL 
HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAIN OADIIR AAYIBUUN TAAIBUUN 'AABIDUUN SAAJIDUUN 
LIRABBINAA HAAMIDUUN, SHADAOALLAHU WA'DAHU WANASHARA 'ABDAHU WA 
HAZAMAL AHZAABA WAHDAH”. (Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah satu- 
satunya, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya segala kerajaan, dan pujian dan Dia Maha 
Berkuasa atas segala sesuatu. Kita kembali, sebagai hamba yang bertaubat, ber'ibadah, sujud 
untuk Robb kita dan yang memuji-Nya. Allah Maha Benar dengan janji-Nya, menolong 
hamba-Nya dan menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya) ". Shalih berkata; Maka aku 
bertanya kepada Salim: "Apakah 'Abdullah tidak berkata insya Allah?" Salim berkata: "Tidak". 


Bab: Bagi musafir akan ditulis layaknya orang yang mukim 
T gi. 0 2 ر ار‎ Panai Pe ی ر‎ # sA ر < ر ار‎ 
Jel اهيأ بو‎ ABS يدبن هار ون‎ ru 


2 


yoa AA LUSA P‏ اع عشم an‏ 3 و oé‏ له P‏ 33 و. 
err jaga ea gis Gia KA |‏ 


رهاب و A‏ 


AA MA ka PAT FAS ت اموس م ارا قىل قالۇ شرلا‎ 3 SNI AA A) 
P 2 4 رو سم‎ s e rA T 2 6 -4 
ERE EAR A BEA 


2774. Telah bercerita kepada kami Mathar bin Al Fadhl telah bercerita kepada kami Yazid bin 
Harun telah bercerita kepada kami 'Al 'Awwam telah bercerita kepada kami Ibrahim Abu 
Isma'il As-Saksakiy berkata, Aku mendengar Abu Burdah pernah bersama dengan Yazid bin 
Abi Kabsyah dalam suatu perjalanan dimana Yazid tetap berpuasa dalam safar, lalu Abu 
Burdah berkata: "Aku sering mendengar berkali-kali Abu Musa berkata, Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam telah bersabda: "Jika seorang hamba sakit atau bepergian (lalu 
beramal) ditulis baginya (pahala) seperti ketika dia beramal sebagai mugim dan dalam 
keadaan sehat". 


Bab: Berjalan sendiri 


í NELS ? 8 a Par DA KS 
جَابِرَ بّنَعَبَّ دِاللَّهرَضِي الله‎ ME PAKA 7 NGE ANAA LA TN حَدَكْكا‎ A 


Jo kN) ás TVRI‏ الل ANG PRA Paten paka‏ كيل ادب 


2 


SNN صل اه كيه و سگم لڪل کي‎ LAN NBA 
NG بور قال س فيان الحو ار‎ SA) 


2775. Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy telah bercerita kepada kami Sufyan telah 
bercerita kepada kami Muhammad bin Al Munkadir berkata; aku mendengar Jabir bin 
'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; Pada hari perang Khandag, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta manusia untuk melakukan tugas tertentu maka Az Zubair yang 
mengambil tugas tersebut. Kemudian Beliau kembali meminta mereka membantu Beliau 
dalam tugas tertentu dan Az Zubairlah yang melaksanakannya lalu kembali Beliau meminta 
bantuan maka sekali lagi Az Zubairlah yang melaksanakannya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap Nabi memiliki Hawariy, dan hawariyku adalah Az 
Zubair". Sufyan berkata: "al-Hawariy artinya an-Naashir (penolong) " 


AI |] PRA NAN SARA aaa ta 
E aa bata Sa Pe PASAR asa Par Ade 


la NG hs LA 2 >‏ اہ قا 2753 ANG‏ |“ ر و ام اس م و 
NS ae AS‏ يدو As SIG‏ ماف الو حَدَةمَاأعَكَهمَاسَارَ ES‏ 
San‏ 

2776. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami 'Ashim bin 
Muhammad berkata telah bercerita kepadaku bapakku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami 
Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami 'Ashim bin Muhammad bin Zaid bin 'Abdullah bin 


'Umar dari bapaknya dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam bepergian 


sendirian seperti apa yang aku ketahui, tentu seorang penunggang kendaraan tidak akan 
bepergian di malam hari sendirian". 


Bab: Cepat dalam berjalan 


AN رَيَدِرَضِيَ‎ SA TAN AN MAKA 4 يَحْيَى عَنَهِمَامِقَالَاً‎ => 365 SENA JASA AEE, ENG 
0 A 


ASAT يهو‎ AN ja عقيو‎ HAMA Ae ai E ES 
ANG KANG ASI sê NG GAN a GN 


2777. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami Yahya dari Hisyam berkata telah mengabarkan kepadaku bapakku berkata: Usamah bin 
Zaid radliallahu 'anhuma pernah ditanya -Yahya berkata: aku mendengarnya lalu hilang 
dariku (lupa) - tentang cara berjalan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat haji wada'. Dia 
menjawab: "Beliau berjalan dengan 'anag (sedang, tidak lambat tidak cepat) dan apabila 
sampai di daerah dataran yang luas Beliau berjalan dengan nashshu. Dan nashsh maksudnya 
adalah berjalan sedikit lebih cepat dari 'anag". 


LA 


atik Wae Ng A gada جَمْمَرِكَالَاً‎ AE DENGAR, GAWA KS 
Ag apa Jebakan z عن‎ AA aga ka KA رضي‎ sab AN ITE 
LAN Ba A gk Jai PS BP EN 
Lui DAHA INT Bala sale ال صل‎ 


2778. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far berkata telah mengabarkan kepadaku Zaid, dia adalah putra dari 
Aslam dari bapaknya berkata: "Aku pernah bersama 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma 
di suatu jalan menuju kota Makkah lalu sampai berita kepadanya bahwa Shofiyah binti Abi 
'Ubaid menderita sakit keras. Maka dia mempercepat jalannya hingga ketika syafag (warna 
merah di langit) telah hilang dia berhenti lalu shalat Maghrib dan 'Atmah ('Isya') dengan 
menjama' keduanya kemudian berkata: "Aku melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
apabila mendesak perjalanannya, Beliau mengakhirkan shalat Maghrib lalu menjama' 
keduanya (dengan 'Isya') ". 


Pd A Ga z Pa A REE ر کاو و‎ 
PAP En عن می مولأ ي يکر‎ LES سف‎ go بن‎ ANE CSS 


5 Z 


wi 


A 36 NG NANG anas لق‎ ESA ak a لمعنه ور سو لالد‎ 


LA 
2 


id) Jah Tn ERA ASIA AAS Par 
2779. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Sumayya, maula Abu Bakar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Safar (bepergian) itu bagian (setengah) 
dari adzab (siksa) karena jika seorang dari kalian bepergian terkurangi tidur, makan dan 


minumnya. Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan urusannya (saat 
bepergian) hendaklah dia segera kembali kepada keluarganya". 


Bab: Memberi tumpangan kedaraan kepada orang lain, kemudian ia melihat hewan 
kendaraannya akan dijual 


o r 


SN REPPE DIAIR a > dg ea‏ .5 و ا AGk IPL‏ ور 
A. War Esia‏ 3 سق أ MEA‏ عن افع AE NE‏ رضي الله G3 an as‏ 
EA IAI PA E Isep a BA Jeo SEE‏ 
CAN Vas Sua‏ 


2780. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab 
menshadagahkan kuda di jalan Allah namun kemudian dia mendapatkan kuda itu dijual lalu 
dia berkehendak untuk membelinya. Akhirnya dia bertanya kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka Beliau bersabda: "Janganlah kamu beli dan jangan kamu ambil lagi 
shadagah kamu". 


4 2 2 G 7 و‎ 7 
29 4 4 ور و‎ 2 A و1‎ {sf 2,272 2 7 2 Kg 
KE رَضِيَ‎ ALA بن‎ gae na 


KAL ag 


PARK gas ت أو أشتر‎ APNE قَأْضَاءَ‎ PAS SA س في سَبِيلٍ‎ PENANG 


J 0 OES NG anaké د امار قله‎ 
NA يعو‎ LS 


2781. Telah bercerita kepada kami Isma'il telah bercerita kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam 
dari bapaknya aku mendengar 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu berkata: "Aku 
memberi (seseorang) kuda untuk agar digunakan di jalan Allah lalu orang itu menjualnya 
atau tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian aku berniat membelinya 
kembali dan aku kira dia akan menjualnya dengan murah. Lalu aku tanyakan hal ini kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Beliau bersabda: "Jangan kamu membelinya 
sekalipun orang itu menjualnya dengan harga satu dirham, karena orang yang mengambil 
kembali hibahnya (pemberian) seperti anjing yang menjilat kembali ludahnya"'. 


Bab: Jihad setelah izin bapak dan ibu 


HABIS AAN AAN D BASE ea Sah KASUS SSS 


asai TAN AA MIN MEI KURIR Go kena ME LA NG akan 
EOE SEA SAE SA 


2782. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah 
bercerita kepada kami Habib bin Abi Tsabit berkata aku mendengar Abu Al 'Abbas Asy-Sya'ir, 
dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadits-hadits yang diriwayatkannya, berkata aku 


mendengar 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata: "Datang seorang laki-laki 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka Beliau 
bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab: "Iya". Maka 
Beliau berkata: "Kepada keduanyalah kamu berjihad (berbakti) ". 


Bab: Penjelasan tentang lonceng yang ada di leher unta 


2 DA 4 ye 77 
AT < ils K- 5 ع دري اكه‎ MMA TRI م رو‎ GA nah 
SAN Ma IN AE عن‎ LENSA عبد ال ن يو‎ SAS 


MAN Gas aka SARAN Je AN) كَانَمَعَرَسُو‎ SW Alan الله‎ El 


BOR ganeka ALAN ر سول اله صل‎ JAH SERAHAN IE الله حَسِبَتٌ‎ 


# A 


A 
A Pa 
PE 


A 


IM 


2 4) GN ENG A KL. SN Pap 
- 299 22 DIN A ركيد‎ 


2783. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Abu Bakar dari 'Abbad bin Tamim bahwa Abu Basyir Al Anshoriy 
radliallahu 'anhu mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Beliau. 'Abdullah berkata: "Aku menduga dia 
berkata, "dan ketika itu orang-orang sedang bermalam di tempat mereka", lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seorang utusan agar tidak membiarkan pada leher- 
leher unta seutas talipun yang digunakan untuk mengikat panah atau seuatas kalung 
melainkan harus dipotong". 


Bab: Seseorang terdaftar dalam pasuan perang, kemudian isterinya keluar untuk 
naik haji 


257 کے ور و 2 م ی LA 275 ZA ea‏ 0 دين Z‏ و( G4‏ وت ار WAT, IPS‏ - 
r‏ 


4 04 gg A ie 4 Z Aa KAA هورم م‎ 3 Z 
A SARA? | 24ا“ م‎ Lal AN 2ر‎ A ر‎ AN? ber وو سن سل را‎ ZAH -3 ? 

de ag ga kana PE ANO لا س افر‎ SA Ja نر‎ AI يقو‎ ka Gank Io Gal 
أك‎ AN AAS ? اذه‎ BAL SISA 5 ES كَذَاوَ‎ YANG کن‎ lg MAAE 


2784. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat 
(berduaan) dengan seorang wanita dan janganlah sekali-kali seorang wanita bepergian 
kecuali bersama mahramnya". Lalu ada seorang laki-laki yang bangkit seraya berkata: 
"Wahai Rasulullah, aku telah mendaftarkan diriku untuk mengikutu suatu peperangan 
sedangkan istriku pergi menunaikan hajji". Maka Beliau bersabda: "Tunaikanlah hajji 
bersama istrimu". 


Bab: Mata-mata 
AG yA Ben ته مته مر‎ Mane مرو‎ MESRA عبد اله‎ EA Gi Ka 
NG يني‎ SI ARI رضي‎ e 
Kbhi AS SE LA AA bs NA a 
ا‎ SE lan 50 PAN 


A 


07 


SEN a NA ak iii. aa د‎ As 


IM 
4 5 & 


KAA Mega‏ و 
Ala SEN AA Pono PES Kapan Fa yayah‏ الله 


Z 
2 z 


NEGEN AA ALS HA JA سول الهلا‎ s ROTU HE las SANA 
LA AL 


AN yA seig 2 PELAN Aha Pyaar Kana aa an 


e 


- 


Sea 6‏ َلك من Siau EA PERAS ed AN‏ اول 
Ia yaa Mar ANA APA SIS ENI, LAS Sai‏ 2 نا 


2 مه و AA‏ 


4 SANG OYA Sera In PANU غار سول‎ 


di Aa iyaa 6 4 


LA 


IE a Era‏ َال سيان وات سَتَادِهَدًا 


A 


2785. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
telah bercerita kepada kami 'Amru bin Dinar aku mendengarnya darinya dua kali, berkata 
telah mengabarkan kepadaku Hasan bin Muhammad berkata telah mengabarkan kepadaku 
'Ubaidullah bin Abi Rafi' berkata aku mendengar Ali radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku beserta Az Zubair dan Al Miqdad bin Al Aswad". 
Beliau berkata: "Berangkatlah kalian hingga sampai di taman Khokh karena disana ada 
seorang wanita berkendara yang dia membawa surat. Maka ambillah surat itu darinya". Lalu 
kami berangkat hingga ketika tiba di taman, kami mendapatkan wanita itu, kami berkata 
kepadanya: "Keluarkanlah surat?" Wanita itu berkata: "Tidak ada surat padaku ". Kami 
berkata: "Kamu keluarkan surat itu atau kami lucuti pakaianmu". Akhirnya dia mengeluarkan 
surat dari dalam sanggul rambutnya ". Lalu kami menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan membawa surat itu yang ternyata surat itu ditulis oleh Hathib bin Abi 
Balta'ah yang ditujukan kepada orang-orang musyrikin dari penduduk Makkah dimana dia 
mengabarkan tentang rencana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Wahai Hathib, apa yang kamu lakukan ini?" Hathib 
berkata: "Wahai Rasulullah, jangan terburu-buru bersikap kepadaku. Sesungguhnya aku 
adalah seorang yang terikat perjanjian dengan Quraisy sedang aku bukan bagian keluarga 
dari mereka. Sementara orang-orang yang bersama Tuan dari kalangan Muhajirin, mereka 
memiliki kerabat dari Makkah dimana keluarga mereka akan melindungi diri dan harta 


mereka dan aku ingin ketika aku sudah tidak memiliki nasab keturunan di tengah-tengah 
mereka ada yang aku jadikan dari mereka orang yang akan melindungi kerabatku. Tidaklah 
aku melakukan ini karena kufur dan tidak juga irtidad (berbalik meninggalkan Islam) dan juga 
bukan karena ridha dengan kekafiran setelah aku menerima Islam". Maka Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Dia sudah berkata benar kepada kalian". Lalu 'Umar 
berkata: "Wahai Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal batang leher munafig ini". Beliau 
berkata: "Sungguh dia adalah termasuk orang yang ikut perang Badar. Tahukah kamu, bahwa 
Allah sudah membebaskan para pejuang perang Badar, dimana Dia berfirman: "Berbuatlah 
sesuka kalian, sungguh Aku telah mengampuni kalian". Sufyan berkata: "Dari mana sanad- 
sanad ini? (Sufyan kagum dengan urutan sanad dan orang-orangnya yang sangat gamblang 
disebutkan). 


Bab: Pakaian untu tawanan 
WAH Gan AE PRA TN JANG Ka ANANG 
Da Para ANA ijas E 
NETE age TE 32-6 anas 


2786. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari 'Amru dia mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; 
Ketika terjadi perang Badar tawanan-tawanan perang didatangkan dan diantaranya Al 
'Abbas yang tidak mengenakan pakaian. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memandang perlu dicarikan baginya gamis (baju) lalu mereka mendapatkan gamis 'Abdullah 
bin Ubay yang cocok buat ukuran badannya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memberikan gamis itu kepada Al 'Abbas maka itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melepas 
gamis yang dipakaikannya (kepada 'Abdullah bin Ubay saat pemakamannya di kemudian 
hari). Ibnu 'Uyainah berkata: 'Abdullah bin Ubay pernah punya jasa kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sehingga Beliau suka untuk membalasnya. 


Bab: Keutamaan orang yang menyebabkan orang lain masuk Islam 


ay aa ر‎ PER 
K lé: Sa PAGE PENE ama KBS 
BS DI Oa SA سو يعفو‎ YP ببة‎ 


ر 


NAK 


VEEE AKA A IL 
Waaa saji. siasat “san Aa قار‎ ME 3 


sel YA PIERE 5457 POLK EA NY 94 ZAZ A 5 & 
212 PA ah JAN, Dn Jah ad IE PA عدوا‎ Tea 


A 


A PA 
04 


04 ےت م ا م‎ KA ts MARIE 1 ogo و ر‎ 
E apalai تَر‎ a IA IS ha ng mp WIL Un a : 


N 


r 


AS 


0 


4 


Ia KE yA BAE بك ر‎ GITA جب عَ کیم م قو‎ HE لْإسلَام‎ JI REA 


A 
2787. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Ya'qub bin 
'Abdur Rahman bin Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Qoriy dari Abu Hazim berkata telah 
mengabarkan kepadaku Sahal radliallahu 'anhu, yakni putra dari Sa'ad berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika perang Khaibar: "Sungguh bendera perang ini 
akan aku berikan esok hari kepada seseorang yang peperangan ini akan dimenangkan 
melalui tangannya. Orang itu mencintai Allah dan Rosul-Nya dan Allah dan Rosul-Nya juga 
mencintainya". Maka orang-orang melalui malam mereka dengan bertanya-tanya siapa yang 
akan diberikan kepercayaan itu. Keesokan harinya setiap orang dari mereka berharap 
diberikan kepercayaan itu. Maka Beliau berkata: "Mana 'Ali?" Dijawab: "Dia sedang sakit 
kedua matanya". Maka (setelah 'Ali datang) Beliau meludahi kedua matanya lalu 
mendo'akannya hingga sembuh seakan-akan belum pernah terkena penyakit sedikitpun. 
Lalu Beliau memberikan bendera perang kepadanya kemudian bersabda: "Perangilah 
mereka hingga mereka menjadi seperti kita (Muslim) ". Beliau melanjutkan: "Melangkahlah 
ke depan hingga kamu memasuki tempat tinggal mereka lalu serulah mereka ke dalam Islam 
dan beritahu kepada mereka tentang apa yang diwajibkan atas mereka. Demi Allah, bila ada 
satu orang saja yang mendapat petunjuk melalui dirimu maka itu lebih baik bagimu dari 
pada unta-unta merah (yang paling bagus) ". 


Bab: Tawanan dengan rantai besi 


3 SAN ال‎ 


AL AN 7 - LA Te 


GEBANG AA RSA INA SIS ME PA SS 
Tt. “Gn AS ره‎ 542 KAWA ENG An et nah - Na z 
HENGEN A قوم‎ aan Sané JA yA NABA KE 


2788. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah heran terhadap 
suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu". (Ketika di dunia sebagai musuh 
yang kafir lalu menjadi tawanan dan dibelenggu lalu masuk Islam). 


Bab: Keutamaan ahli kitab yang masuk Islam 


TEE عت‎ Ladi Ia a. NE OORT, SEA WA HE Ke 


Peng 


Bap Ore AS Ei AN التي‎ FANS AN Sasis 
BS PASANG ASURANSI 


4 


ZA < ANG A TA 4 25 TR a 56‏ عله م 
gal SENA‏ مسنم | oliga sai TET‏ 


14 LA 
A 


A 2 و‎ z gi a و وك‎ 
2 ANA a aR l KAN يي 5م‎ PMN USA سس‎ ANA مسج سم‎ DL LA Ah st 2 
JNE IS se KA GAN JG saa SGS 
A Aj | 49 > کا ذاه‎ 27 
لمديتة‎ dls 30-38 


2789. Telah bercerita kepada kami "Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan bin 
'Uyainah telah bercerita kepada kami Shalih bin Hayyi Abu Hasan berkata aku mendengar 
Asy-Sya'biy berkata telah bercerita kepadaku Abu Burdah bahwa dia mendengar bapaknya 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga kelompok manusia yang akan 
diberi pahala dua kali. (Yang pertama) seorang laki-laki yang memiliki seorang budak wanita 
dimana dia mengajarinya dengan pengajaran yang baik kemudian mendidik dengan 
pendidikan yang baik lalu dia membebaskannya kemudian menikahinya. Maka bagi orang ini 
mendapat dua pahala. (Yang kedua) mu'min dari kalangan Ahlul Kitab dimana sebelumnya 
dia adalah orang yang beriman kemudian dia beriman kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, maka baginya dua pahala. Dan (yang ketiga) seorang budak yang menunaikan hak- 
hak Allah dan juga setia kepada tuannya". Kemudian Asy-Sya'biy berkata: "Aku berikan dia 
kepadamu tanpa imbalan sedikitpun". Orang yang diberikannya itu adalah seorang yang 
sedang menempuh perjalanan menuju Madinah dalam keadaan sangat lemah. 


Bab: Penduduk suatu wilayah diserbu waktu malam, kemudian isteri dan anak-anak 
mereka terbunuh 


PAN ME EA AE AA JANG MA AL ALE SHALA 


JEN Je Ík 22 A AA عورد‎ 
AN للا حى‎ A na NÉ سای چو‎ siya ASUS PA 


2 


BEKAM MEN ENG NGE selasa an FAF 
قَسَمِعَنَاهمِنَالزُهْرِيٍقَالَ‎ Heh ANE صل‎ ANE agi b گان عمو‎ GIA 
HUTA 555 NS Jis Daan B AJÉN PEN N 


2790. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
telah bercerita kepada kami Az Zuhriy dari 'Ubaidullah dari Ibnu 'Abbas dari Ash-Sho'bu bin 
Jatsamah radliallahu 'anhum berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berjalan melewatiku 
di Al Abwa' atau di Waddan, Beliau ditanya tentang kaum musyrikin penduduk suatu negeri 
yang diserbu lalu para wanita dan anak keturunan mereka terbunuh. Beliau menjawab: 
"Mereka termasuk dari golongan mereka" (musyrikin yang berhak diperangi). Dan aku 
mendengar Beliau bersabda: "Tidak ada perlindungan kecuali milik Allah dan Rosul-Nya 
shallallahu 'alaihi wasallam". Dan dari Az Zuhriy bahwa dia mendengar 'Ubaidullah dari Ibnu 
'Abbas telah bercerita kepada kami Ash-Sho'bu tentang anak keturunan dimana 'Amru 
bercerita kepada kami dari Ibnu Syihab dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kami 
mendengarnya dari Az Zuhriy berkata telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah dari Ibnu 
'Abbas dari Ash-Sho'bu berkata: "Mereka dari golongan mereka" dan tidak berkata seperti 
yang dikatakan 'Amru: Mereka dari bapak-bapak mereka". 


Bab: Membunuh anak kecil dalam peperangan 


A 
PCEM A PA AS 


Cat 


GA A 207 AZs E TAG aa 03 Ate 27‏ ر Tea‏ زا ea‏ و 
2 
UA‏ 
A‏ 


2791. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah mengabarkan kepada kami Al 
Laits dari Nafi' bahwa 'Abdullah radliallahu 'anhu mengabarkan kepadanya bahwa ada 
seorang wanita yang ditemukan (dalam keadaan terbunuh) di sebagian peperangan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengingkari 
pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. 


D Z -‏ 
دي و > إل م اور PW KAS‏ 
5 9 

0 | | 


PESAN USS 


N 


2 


SANG‏ وُجِدَتَفى 


Bab: Membunuh wanita dalam peperangan 


KEN 3 sia ato GA , 2 Lu A ر راك 4 + بك‎ AN > ےچ‎ 


Mel 722‏ > 2 اور ی كد ره 7 - Kera‏ م Rell‏ 2 فا 
NGE‏ و جدَت ARSA AAS PAN‏ مَغازي رسو Pan SAE San‏ لاله صل 
SL Ga pa‏ اليَسَاءِوَ الصَبْيَان 


2792. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Ibrahim berkata; Aku berkata kepada Abu 
Usamah bahwa 'Ubaidullah telah bercerita kepada kalian dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma yang berkata: Telah ditemukan seorang wanita dalam keadaan terbunuh 
di sebagian peperangan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. 


Bab: Tidak menyiksa dengan siksaan Allah 


: 0 ea ka 2 L sr\ ss 2 NGE م‎ A KAVA 
ايهر يرَةْرَضِي اللهعنه‎ Ba A عن ب‎ CAN SS dum AS USS 


g% 
4 


3 4 و 4 3ر‎ Aa o A? 2 LIN MK, 25. ata KEN Tel aa AL AK 
Sa LNG LNG PAS SEN IS سلمف بع‎ SPAN قال عتتا رسو ل اله صل‎ 
g PAA (EPA La . 2 223%, ARA EA - AN, عر‎ Ha 21244 ر‎ gya 3 ES 
ol NY NEH KE A ae NG masa قال رسو ل اللّدصل الله‎ 


a MS Sa KAN SA SN 
2793. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Al Laits 
dari Bukair dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus kami dalam pengiriman pasukan, maka 
Beliau bersabda: "Jika kalian menemukan si anu dan si anu maka bakarlah keduanya dengan 
api". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika kami hendak 
berangkat (keesokan harinya): "Sungguh aku telah memerintahkan kalian agar membakar si 
anu dan si anu dan sesungguhnya tidak boleh ada yang menyiksa dengan api kecuali Allah.. 
Maka itu, bila kalian menemukan keduanya maka bunuhlah keduanya". 


2 
2 


PB ELSA a عن ع کر‎ E AS Ági e S 
MA PANG sa AN BA EENIA 
4 NGA JA aka gala PATS án Jo ANU jiss sá 


2794. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
Ayyub dari 'Ikrimah bahwa "Ali radliallahu 'anhu membakar suatu kaum lalu berita itu sampai 
kepada Ibnu 'Abbas maka dia berkata: "Seandainya aku ada, tentu aku tidak akan membakar 
mereka karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa 
dengan siksaan Allah (dengan api) ". Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Siapa yang mengganti agamanya maka 
bunuhah dia". 


Bab: Jika orang musyrik membakar seorang Muslim, apakah dibalas bakar? 
Uas ne G e La PAJA MA SAN RA KNA 
ايا وسو‎ pena ta Naga gale Aje ja ABS ea 


LA 


a BEAN NA 53 PESAN LIL, 
PAE- KASN ko NG Rs PAEA 


PE E fies Senin قبت الطب فما جل اا‎ A3 


A A 


KALS‏ ا حى مَاتُوَاكَالَآَيُوقِلَابَدَكَكَلُواوَسَرَقُواوَحَارَبُوا 
الو ونشو ا يَهِوَمَلَّموَسَعَوَاف الْأَرَضَْسَادًا 


2795. Telah bercerita kepada kami Mu'allaa bin Asad telah bercerita kepada kami Wuhaib 
dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa: Ada rambongan 
pasukan berjumlah sekitar delapan orang yang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
lalu mereka terkena penyakit yang sedang mewabah di Madinah. Mereka berkata: "Wahai 
Rasulullah, bantulah kami untuk mendapatkan susu unta". Beliau berkata: "Aku tidak dapat 
membantu kalian kecuali jika kalian memberikan sekitar tiga sampai sepuluh ekor unta". 
Maka mereka berangkat mencarinya lalu mereka meminum air seni unta-unta itu dan 
susunya hingga mereka menjadi sehat dan menjadi gemuk-gemuk, Kemudian mereka 
membunuh pengembala unta itu dan mencuri unta-unta tadi serta mereka kembali menjadi 
kafir setelah Islam. Maka Beliau mengutus orang untuk mencari mereka dan akhirnya 
sebelum matahari meninggi pada siang hari itu mereka didatangkan. Maka tangan-tangan 
dan kaki-kaki mereka dipotong lalu Beliau memerintahkan untuk membawa paku yang 
dipanaskan lalu mereka dipaku dengannya dan dijemur dibawah panas terik hingga mereka 
meminta minum namun tidak diberi hingga mereka mati. Abu Oilabah berkata: "Mereka 
telah membunuh dan mencuri serta memerangi Allah dan Rosul-Nya shallallahu "alaihi 
wasallam dan telah berbuat kerusakan di muka bumi". 


sana 


Sada SA kê NGA BA دا‎ 


SAN BI jangka yaa Ban AJE si 
و‎ ża BA A Pa و عو‎ MI) د‎ KaL $ sawe A KA ٤ 
قك الأمَم نْسَْبَحُ‎ a BIA فا حرتقاو حى‎ JANG ss ALAN 


2796. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami A-Laits dari 
Yunus dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bahwa Abu Hurairah 
radliallahu "anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Ada semut yang menggigit seorang Nabi dari Nabi-Nabi terdahulu lalu Nabi itu 
memerintahkan agar membakar sarang semut-semut itu maka kemudian Allah mewahyukan 
kepadanya, firman-Nya: "Hanya karena gigitan sesekor semut makai kamu telah membakar 
suatu kaum yang bertasbih". 


Bab: Membakar perumahan dan pepohonan 


SI SEA iji PES AAA SAI‏ بنا ي حازم قال قا لي جر ير قال رسو 
Na sad EN A‏ يحي a GARA Ga‏ م 
SLALU‏ حمسيو ماکةقار س ed liya‏ و A‏ اأَصْحَابَ AA NGA INES 3 NG Ji‏ 


2r 7 


ا 


2 


21 22,2 و ور واو ےار‎ KA ANG 2 
GAS HA GILA AS أصَابِمِوِفي صَدْرِي وَقالَ الله‎ PAJA ELISA 


GBI‏ حر قا sa PENY MEN SB 2 EKA‏ سول جريرو وَالذِي 


NS IIA aaa‏ اجرب قال قَبا ركن حَيَلِ امس ورجا 
Na DA‏ 


2797. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Isma'il 
berkata telah bercerita kepadaku Qais bin Abi Hazim berkata, Jarir berkata kepadaku, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah berkata kepadaku: "Bisakah kamu membuat aku 
dapat beristirahat dari urusan Dzul Khalashah". Yang Beliau maksud adalah sebuah rumah di 
Khots'am yang dinamakan Ka'bah Al Yamaniyah (dijadikan sebagai kiblat dan didalamnya 
banyak patung yang disembah). Jarir berkata: "Maka aku berangkat dalam rambongan 
berjumlah seratus lima puluh pasukan berkuda dari suku Ahmas yang gagah berani. Mereka 
adalah para penunggang kuda yang ulung. Jarir berkata: "Saat itu aku adalah orang yang 
tidak ahli menunggang kuda hingga akhirnya Beliau memukul dadaku hingga aku lihat bekas 
jari tangan Beliau di dadaku". Kemudian Beliau berdo'a: "Ya Allah mantapkanlah dia dan 
jadikanlah dia seorang pemberi petunjuk yang senantiasa mendapatkan petunjuk". Maka 
Jarir berangkat menuju rumah yang dimaksud lalu merusak dan membakarnya. Kemudia dia 
mengutus utusan untuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan mengabarkan 
apa yang sudah terjadi. Utusan Jarir berkata: "Demi Dzat Yang Mengutus Tuan dengan haq, 
tidaklah aku menemui Tuan melainkan aku telah meninggalkan rumah tersebut seolah 
seperti unta yang berlobang atau kudisan (sebutan untuk kehancuran rumah tersebut 


54 


karena telah dibakar). Jarir berkata: "Maka Beliau shallallahu "alaihi wasallam mendo'akan 
keberkahan kepada kuda kuda dan orang-orang suku Ahmas sebanyak lima kali. 


Pe a بن كدير أ‎ a كد‎ 
AN SISA 29 و‎ BER Tee Angs 


2798. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan dari Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata, Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam membakar (kebun) pohon kurma milik Yahudi Bani An Nadhir. 


Bab: Membunuh orang musyrik yang tidur 


Ja BEAN أي َأ ي‎ LANA E ملم حَدَكْنَايَحْيَى يڙ‎ Aa 35 
dade رَهْطَامِنَ‎ Aa gala Pata AN AN aR ja, aa 
sa AN a AA Segi a ر ج‎ E PETI 
KESAN Ng NG کر‎ pai E NG PA pen اق احمار‎ 


رر ر GRA‏ 


HANG KAN HAK UMAT JAH JA HA GELAS SSS لَحِمَارَ‎ 


IM 


KA aiy ó Li $ ANE EEF. CSR UNS GAK 


en yii Lan اة سا ح حرجت جت ر‎ BS 


4 A r 


D BAE É Tuet Ja NAN NG 


Z5 BS ZA? CiS KAA ا ر خو كا‎ a 54 7 4 رم‎ 


stan jata KN Pa Sein, 


g 
Tg Zs ع مق‎ 


GEA ALAN صل‎ Ga NGA AA الْحِجَازِكَالََقُمَتٌ وَمَا‎ JAN افع اجر‎ 


2799. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Muslim telah bercerita kepada kami Yahya bin 
Zakariya' bin Abi Za'idah berkata telah bercerita kepadaku bapakku dari Abu Ishag dari Al 
Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim 
serambongan pasukan dari kalangan Anshor menemui Abu Rofi' untuk membunuhnya. Lalu 
seseorang dari mereka pergi dan memasuki benteng mereka. Dia berkata: "Maka aku masuk 
di tempat mereka mengikat hewan terrnak mereka". Dia berkata: "Dan mereka menutup 
pintu benteng". Kemudian mereka merasa kehilangan seekor keledai mereka, merekapun 
keluar mencarinya. Maka akupun keluar bersama orang-orang yang keluar dan aku 
memperlihatkan kepada mereka bahwa aku juga mencarinya bersama mereka. Akhirnya 
mereka mendapatkannya, lalu aku dan mereka masuk ke benteng serta menutup pintu pada 
malam hari. Kemudian mereka meletakkan kunci-kunci di lobang pintu seperti yang aku 
lihat. Ketika mereka tidur aku mengambil kunci-kunci itu dan membuka pintu. Lalu aku 


menemuinya dan aku berkata: "Wahai Abu Rofi'". Aku merubah suaraku. Dia menjawabku: 
"Siapa kamu, celakalah bagi ibumu". Aku katakan: "Ada apa denganmu?" Dia menjawab: 
"Aku tidak tahu. Siapa orang yang masuk kepadaku?" Maka dia memukulku. Dia berkata: 
"Maka aku meletakkan pedangku diatas perutnya lalu aku membelah perutnya hingga patah 
tulang-tulangnya. Kemudian aku keluar, namun aku bingung hingga aku mendatangi tangga 
milik mereka agar aku dapat turun dari benteng itu. Namun aku terjatuh dan kakiku terkilir. 
Lalu aku keluar dan menemui para sahabatku. Aku berkata: "Tadi malam aku bangun karena 
mendengar suara rintihan, aku bangun karena mendengar suara rintihan Abu Rofi', seorang 
pedagang dari ahli Hijaz. Kemudian aku berdiri tapi aku merasa sakit golabah (akibat terkilir) 
hingga aku menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam lalu kami mengabarkan peristiwa itu. 


7 . 


PEMAKAIAN محمد دتا حي د يَحَيّى بن آدَمَحَدَتْنَايَحَيَى‎ a BAE oss 


3G 


JAN alah eta Hata SEA KN yang eni 
| pendanaan 


2800. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Yahya bin Adam telah bercerita kepada kami Yahya bin Abi Za'idah dari bapaknya dari Abu 
Ishaq dari Al Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengirim pasukan dari kalangan Anshor untuk mendatangi Abu Rofi'. Maka 
kemudian "Abdullah bin 'Atik memsuki rumahnya di malam hari lalu membunuhnya saat dia 
sedang tidur. 


Bab: Tidak mengharap pertemuan dengan musuh 


IS‏ يو سف بن مو می PASAL‏ سف البو عي PN SAS‏ اسا سَحَاقَ الْقَرَارِيُعَنَمُومَى 
بن SI NE‏ سال او IN‏ مول عم NG Ane‏ ليه عدا ب 


PA - 
gg 6 


aa AH 7 5 Aap AN صل‎ NG gen Blus NG ئ أذ‎ Be Kau 


pada pala aa LAN á bs ig اي‎ 


ZA 2 at LAA 


EA AA BN aa a Ka ع‎ 
MEA ah Al ANG مُجّريَ السَّحَابوَ هاز‎ LM 


2801. Telah bercerita kepada kami Yusuf bin Musa telah bercerita kepada kami 'Ashim bin 
Yusuf Al Barbu'iy telah bercerita kepada kami Abu Ishaq Al Fazariy dari Musa bin 'Uqbah 
berkata telah bercerita kepadaku Salim Abu an-Nadlir, maula 'Umar bin "Ubaidillah: Aku 
adalah juru tulis baginya. Katanya: 'Abdullah bin Abi Awfaa menulis surat kepadanya ketika 
dia keluar berperang untuk menghadapi kaum Al Haruriyah. Maka aku membacakan surat 
itu ternyata didalamnya berisi keterangan bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada 
sebagian kehidupan Beliau saat berjumpa dengan musuh, Beliau menunggu hingga matahari 
tergelincir kemudian Beliau berdiri di hadapan manusia lalu bersabda: "Wahai sekalian 
manusia, janganlah kalian mengharapkan berjumpa dengan musuh akan tetapi mohonlah 


kepada Allah keselamatan. Dan apabila kalian telah berjumpa dengan musuh maka 
bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga itu terletak di bawah sabetan pedang". Kemudian 
Beliau berdo'a: "ALLAAHUMMA MUNZILAL KITAAB, WAMUJRIYAS SAHAAB, WAHAAZIMIL 
AHZAAB, IHZIMHUM WANSHURNAA 'ALAIHIM Ya Allah, Yang Menurunkan Kitab, Yang 
Menggiring awan, Yang Menghancurkan pasukan sekutu, hancurkanlah mereka dan 
tolonglah kami menghadapi mereka". 


Medan s GA ES سَالِمآبُوا لر‎ Pi AN 33 


9 رعو 


ke 0 SAH SI a sa Ar ا‎ AAN WLAN san 


A 


4 
سه وده 


0 PIN يْرَكَرَضِيَ‎ NE EN EA NEH BPA ara 
قاضو وا‎ gata PA KENDI GAN 


2802. Dan Musa bin 'Ugbah berkata, telah bercerita kepadaku Salim Abu An Nadlir, Aku 
adalah juru tulis bagi 'Umar bin "Ubaidillah lalu aku mendatanginya dengan membawa surat 
dari “Abdullah bin Abi Awfaa radliallahu 'anhuma yang isinya bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Janganlah kalian mengharapkan berjumpa dengan 
musuh". Dan berkata Abu 'Amir telah bercerita kepada kami Mughiroh bin 'Abdur Rohman 
dari Abu Az Zanad dari Al A'roj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Janganlah kalian mengharapkan berjumpa dengan 
musuh. Dan jika kalian telah berjumpa dengan mereka, maka bershabarlah". 


Bab: Perang itu tipuan 


KE رَضِيَ‎ saaa محم‎ FREE NS AYE LA KAA LAN Ya 

AS NANG ja At a‏ ى nd AA An AS SN‏ هلا 
A‏ 

PS GA, Tera 3 PAR 3‏ رُهَافي سبیل ESA‏ الْحَوَبَحَدَ عه 


2803. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
'Abdur Rozzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: " Kisro (Raja Persia) akan 
hancur dan tidak akan ada lagi Kisro setelah itu. Sedangkan Ooishor (Raja Romawi) pasti 
akan hancur dan tidak ada lagi Ooishor setelah itu. Dan sungguh kalian akan mambagi- 
bagikan perbendaharaan kekayaan mereka di jalan Allah". Dan Beliau mengistilahkan perang 
adalah tipu daya. 


PP Kn ع و‎ 


GE angi NIA PTN A3 بو کر‎ AAN 5 


Aa sÁ صا ا‎ SN سى‎ NGALANI 
| P 


2804. Telah bercerita kepada kami Abu Bakar Buur bin Ashrom telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari 


Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengistilahkan 
perang adalah tipu daya. 


IBI PN عمد الو رضي‎ PS و‎ AE ye Kang Ag, GAJI 12 p Ki 
SIA day الي صَلَ‎ 


2805. Telah bercerita kepada kami Shodaggoh bin Al Fadlol telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari 'Amru dia mendengar Jabir bin "Abdullah radliallahu 'anhuma berkata, 


Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Perang adalah tipu daya". 


Bab: Dusta saat perang 


A2 AH DAR 57 و 4 2 و و‎ 2.9 2 04 ASA 
ja ANE عن جَابر‎ bad عَنّعَمَ رو‎ CS e سمي‎ EIEEE 


NGA USIA A‏ مُحَمَّدُبْنُ 
INGANG gan AS Etika‏ َعَم قال SBB) IEEE‏ يعني KAWA AN BIAN‏ 


LA 


uá kn BAP KAN 566 KAEKA WA PAG A JAWA KU 
kaa SA SA SIA تع‎ 


2806. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari 'Amru bin Dinar dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata "Siapa yang dapat menghadapi Ka'ab bin Al Asyrof karena 
dia telah menyakiti Allah dan Rosul-Nya?". Muhammad bin Maslamah berkata: "Apakah 
Baginda suka bila aku membunuhnya, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Ya". Dia 
berkata: "Maka aku mendatanginya lalu Ka'b berkata: "Orang ini, maksudnya Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam telah meminta tolong dan meminta shodagoh kepada kita". Dia 
berkata: "Dan juga, demi Allah, pasti kamu akan meninggalkannya". Kata Muhammad: 
"Sungguh kami telah mengikutinya dan kami tidak mau bila meninggalkannya hingga kami 
melihat apa yang akan terjadi dengan urusannya". Dia berkata: "Dia terus saja berkata-kata 
hingga setelah ada kesempatan Muhammad membunuhnya. 


Bab: Membunuh ahlu harbi saat lengah 


ad sale ary Me sa AA ANY AN BAE bat 
LIS IGI SES كمَة حب أن فة قال َعَم ال‎ a ay 3 Ia Ka NG AN jaat 


2807. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari Jabir dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Siapa yang dapat 
menghadapi Ka'ab bin Al Asyrof. Muhammad bin Maslamah berkata: "Apakah Baginda suka 
bila aku membunuhnya, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Ya". Dia berkata: "Maka 
izinkanlah aku, sehingga akau bisa menyampaikan sesuatu". Kata Maslamah selanjutnya: 
"Aku sudah melaksanakannya". 


Bab: Berpantun dalam perang dan mengeraskan suara saat menggali parid 


4 z رر‎ ANGAS LÉ LA Tap ER agin 8١ ور‎ Dn 
۶ IEEE IEEE ÉN Ge 3 2s ANGGÉ الآحَوَصٍحَدَتَنَا إِسَحَا‎ PS US 


“ AG 


GEA asa ala‏ وهو ES‏ الراب JE‏ وار ی الات شم a e‏ كام جلا گت 
Ti‏ ير gê‏ بر جز KS ah NAN LAN JUAL G LAN JAA‏ 
عََيَتَا PAE SN asin ANA gas AENG CAN SME‏ 


2808. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu Al Ahwash 
telah bercerita kepada kami Abu Ishag dari Al Baro' radliallahu 'anhu berkata; Aku melihat 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pada perang Khondag sedang mengangkut tanah hingga 
tanah itu menutup bulu dada Beliau. Beliau memang seorang yang berbulu lebat Saat itu 
Beliau menyenandungkan sya'ir 'Abdullah: "Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, tentu kami 
tidak akan mendapat petunjuk. Dan tidak akan pula kami bershodagoh dan sholat". Maka 
turunkanlah sakinah kepada kami dan teguhkanlah kaki berpijak kami karena kami sedang 
berhadapan". "Dengan musuh yang telah durjana terhadap kami. Jika mereka menghendaki 
fitnah terhadap kami, kami akan mengabaikannya". Beliau menyenandungkannya dengan 
suara keras. 


Bab: Orang yang tidak bisa mengendarai kuda dengan baik 


2 ZA 


wa‏ حَجَبَيِي ا Ai sae a K an‏ د 
Gaga MAAN a SSM SEA na A MA ES NIS Ss‏ 


2809. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin 'Abdullah bin Numair telah bercerita kepada 
kami Ibnu Idris dari Isma'il dari Oois dari Jarir radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tidak pernah melarangku untuk bertemu beliau semenjak aku masuk Islam 
dan tidaklah beliau melihat aku melainkan beliau tersenyum ke wajahku. Dan sungguh aku 
pernah mengadu kepada beliau bahwa aku tidak pandai dalam menunggang kuda lalu beliau 
memukul dadaku dengan tangan beliau lalu mendo'akan aku: "ALLOOHUMMA TSABBIT-HU 
WAJ'ALHU HAADIYAN MURSYIDAN, Ya Allah, teguhkanlah dia, dan jadikanlah dia pemberi 
petunjuk yang lurus". 


Bab: Mengobati luka dengan membakar tikar, dan wanita yang memasuh darah 
ayahnya 


Ú رضي‎ Gaes ain Kal ai بو‎ AAEN ETHAEE 


A 


E aa AA AN NA A 5 جر‎ NYANG 


.. A 


adas ATI NGNE بو جر‎ 


2810. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufan telah 
bercerita kepada kami Abu Hazim berkata: "Mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad as- 
Sa'idiy radliallahu 'anhu: "Dengan apa luka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam diobati?". Dia 
menjawab: "Tidak ada seorangpun dari manusia yang masih hidup yang lebih mengetahui 
tentang hal itu selain aku. 'Ali membawakan air di dalam wajan sedangkan Fathimah yang 
membersihkan darah dari wajah Beliau, kemudian diambillah tikar dan dibakar (hingga 
menjadi abu) kemudian ditempelkan pada luka Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam". 


Bab: Perbantahan dan perselisihan yang tidak disukai saat perang 


2 EAA 


دا يى hee N ea a A EES NE‏ الله 

a E PIN II KEY NAN AN AE aa 3 basahan 
2811. Telah bercerita kepada kami Yahya telah bercerita kepada kami Waki' dari Syu'bah dari 
Sa'id bin Abi Burdah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
mengutus Mu'adz dan Abu Musa ke negeri Yaman dan Beliau berpesan: "Mudahkanlah 


(urusan) dan jangan dipersulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari (tidak 
tertarik) dan bekerja samalah kalian berdua dan jangan berselisih". 


CE اا بو إِسَحَاقَقَالَمَعِعَتٌ لاء بَنَعَازِب رَضِيَ‎ Pn GS 3 yA Na 
و ين او‎ 

3 SAN Ja o الط كلا‎ TAR يمو‎ ld z 

LA IE ALi aE 313 ia 

Ke EL PAE A EA AAE MANGN A BG BAN 


2 


BIKE Sen گائوا‎ Ga 


اليما e KEJU IÉ MEN ARA Pa‏ ال ركم 


si‏ 2 رر 


dia AAA JÊNG BAN AU AIA 


P 


2 


E و‎ 


Kasai Neg NG Daya EA SIANA ima gal AN AG وجوهم‎ 
ا‎ A sasa SHAA و‎ Fakai el PN : 


3s, مام‎ DL 7 2 رو‎ z 
Sase ANISA via سَبَعِينَكَتِيلَا قَقَالَأَبُو‎ E رِكِينَيَوَمَبَدرِأ‎ AA 


ÊNGG ae AN قال اف‎ NGA Wa TT ALS ASA 


ih 


Lo 


ا ات تر جع ِل أضحَايه PESAN PEN UI Sa‏ 


s 
A a ر‎ 


WA 


EAEAN ANU AKA 312 aa MIA PELAN (EK J5 


4 


7 بے کر < ور‎ RA سام مر‎ Pa TA 4 2 
Jejai AS Mus bot tabah IN 
P S وو 9ر‎ A 


JAWA BII LA gan SANGAN SN an TN AAA AAU 
BAH KE يَهِوَسَلَّم‎ Ar ALAN se اا ولا‎ 


ZA رر‎ 


سول الله هما ول قال SI AN GEN AN‏ 


2812. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin Kholid telah bercerita kepada kami Zuhair telah 
bercerita kepada kami Abu Ishaq berkata aku mendengar Al Baro' bin 'Azib radliallahu 
'anhuma dia bercerita, katanya: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menunjuk "Abdullah bin 
Jubair sebagai komandan pasukan pejalan kaki (pemanah) pada perang Uhud yang 
berjumlah lima puluh orang. Beliau berpesan: "Jika kalian melihat kami disambar burung, 
maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian ini hingga aku mengirim utusan untuk 
memberi tahu. Dan jika kalian melihat kami mengalahkan musuh dan menginjak-injak 
mereka, maka janganlah kalian meninggalkan tempat kalian hingga aku mengirim utusan". 
Akhirnya Kaum Muslimin dapat mengalahkan musuh mereka. Al Baro' berkata: "Adapun aku, 
sungguh demi Allah, aku melihat para wanita (musuh) berlarian sehingga nampak perhiasan 
gelang di kaki-kaki mereka dan betis-betis mereka karena mereka mengangkat pakaian 
mereka". Maka para anak buah 'Abdullah bin Jubair berkata: "Itu ghonimah (rampasan 
perang), maksudnya para wanita itu sebagai ghonimah. Para shohabat kalian telah 
mengalahkan mereka, jadi, apa yang kalian tunggu?". Maka 'Abdullah bin Jubair berkata: 
"Apakah kalian lupa apa pesan Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam kepada kalian?". Mereka 
menjawab: "Sungguh kita harus mendatangi mereka agar kita mendapatkan ghonimah". 
Ketika mereka mendatangi pasukan yang di bawah, wajah-wajah mereka dipalingkan (dari 
tujuan utama) hingga mereka menjadi berlarian kocar-kacir. Begitulah peristiwa ketika 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam memanggil mereka dari belakang mereka sedang saat itu 
tidak ada yang tersisa bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam kecuali dua belas orang 
pasukan. Dari pihak kami yang gugur sebanyak tujuh puluh orang Sedangkan pada perang 
Badar, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan para shohabat Beliau dapat mengalahkan seratus 
empat puluh pasukan Musyrikin yaitu tujuh puluh orang terbunuh dan tujuh puluh orang lagi 
menjadi tawanan. Saat itu Abu Sufyan berkata: "Apakah di tengah-tengah pasukan ada 
Muhammad?". Dia bertanya hingga tiga kali. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melarang para 
shohabat untuk menjawabnya. Lalu dia berkata lagi: "Apakah di tengah-tengah pasukan ada 
Ibnu Abi Qohafah (Abu Bakar radliallahu 'anhu)?" sebanyak tiga kali. Lalu dia berkata lagi: 
"Apakah di tengah-tengah pasukan ada Ibnu Al Khoththob?", tiga kali. Kemudian dia kembali 
menemui teman-temannya dan berkata: 'Mereka semua sudah terbunuh". Maka 'Umar 
tidak dapat menahan emosinya lalu berkata: "Kamu dusta. Demi Allah, wahai musuh Allah, 
sesungguhnya orang yang kamu cari semuanya masih hidup dan masih tersisa untuk 
menimpakan keburukan kepadamu". Abu Sufyan berkata: "Perang ini sebagai balas bagi 
perang Badar karena dalam perang kemenangan memang silih berganti. Sungguh kalian akan 
dapatkan kaum (kafirin) memutilasi jasad dan mencincang korban yang aku tidak 
memerintahkannya tapi aku juga tidak merisaukanku". Kemudian Abu Sufyan mulai 


menyenandungkan sya'ir: "Agunglah Hubal, agunglah Hubal". Maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Mengapa kalian tidak membalasnya?". Para shohabat 
bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami katakan?". Beliau berkata: "Ucapkanlah: 
Allah Yang Maha Agung lagi Maha Tinggi". Abu Sufyan berkata lagi: "Kami punya tuhan Hubal 
sedangkan kalian tidak punya". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata lagi: "Mengapa 
kalian tidak membalasnya?". Para shohabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang harus 
kami katakan?". Beliau berkata: "Ucapkanlah: Allah Pelindung kami sedangkan kalian tidak 
punya pelindung". 


Bab: Ketakuan saat malam 


MS‏ ور و Nat RAW P‏ د La “4 D MEA? AI 2 NIA Gy‏ اور 


A 


IBAN AS sa Jala s3 PE وا خالا‎ ANG A aa 5 


NANG ANGGANG سکرس لاي لحري وھ‎ : BA صل‎ AAS 


IM 


SAN EN ESA ga ga AANE a SALA 


2813. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Hammad 
dari Tsabit dari Anas radliallahu "anhu berkata: Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam adalah 
manusia yang paling baik, paling baik rupa penampilannya dan paling berani". Anas berkata: 
"Pernah penduduk Madinah ketakutan di malam hari ketika mereka mendengar suara huru- 
hara. Langsung Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi mereka dengan menunggang 
kuda milik Abu Tholhah tanpa pelana dengan pedang tergantung di badan Beliau. Beliau 
berkata: "Janganlah kalian takut, janganlah kalian takut". Kemudian Beliau berkata lagi: 
"Sungguh kudapatkan kuda ini sangat cepat larinya". Yang Beliau maksudkan adalah kuda 
(yang ditunggangi Beliau padahal sebelumnya kuda itu sangat lamban). 


Bab: Orang yang melihat musuh lalu berteriak dengan suara keras "Tolonglah, di 
pagi ini", hingga orang-orang mendengar 


LA 


KHAN AS ISS JUN یدنا د عن سمه‎ SEA کی بن براه‎ 325 ENGGA 


JELAS KAL Pa NA PE AN ES) AA peka 


SB 583133 uli NA AA a 7 EN Je WS 


- 
Aes” 


SLS AN AN BEA mo GESA 
GU PANG LAPIS Mn رمي مو افو لاا انالا کو ع و‎ 


A 


ACN saber IAI 26 TAN AG UN perangai TA 


Re haB mnt Pe GE شر بو اقم‎ 


2814. Telah bercerita kepada kami Al Makkiy bin Ibrohim telah mengabarkan kepada kami 
Yazid bin 'Ubaid dari Salamah bahwa dia mengabarkan kepadanya, katanya: "Aku keluar dari 
Madinah untuk pergi menuju hutan hingga ketika aku sudah berada didekat hutan tersebut, 
ada seorang anak kecil pelayan 'Abdur Rohman bin 'Auf yang menemuiku. Aku bertanya: 
"Ada apa denganmu?". Dia menjawab: "Unta perahan milik Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
telah dirampok". Aku tanya: "Siapa yang mencurinya?". Anak itu berkata: "(Suku) Ghothofan 
dan Fazaroh". Maka aku berteriak sebanyak tiga kali dengan teriakan yang dapat 
kuperdengarkan diantara dua bukit berbatu hitam. Aku katakan: " "Awas, ini pagi yang 
bahaya! Awas, ini pagi yang bahaya! kemudian aku terus berjalan cepat hingga mereka 
(musuh) bisa kususul lengkap dengan hewan Rampokannya. Sambil kulempari mereka, aku 
mengatakan "Akulah Ibnul akwa', hari ini hari binasa bagi mereka itu!" Maka aku dapat 
merebut kembali unta itu dari mereka sebelum mereka meminum susunya. Kemudian aku 
kembali dengan membawa unta itu. Selanjutnya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menemuiku 
dan kukatakan: "Wahai Rasulullah, kaum itu kehausan dan aku dapat mendahului mereka 
sebelum meminumnya. Untuk itu, kirimlah pasukan untuk memburu jejak mereka!". Maka 
Beliau Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Wahai Ibnu Al Akwa', tahanlah emosimu dan 
bersikap lembutlah, karena mereka adalah kaum yang suka menjamu tamu dan suka 
memberi pinjaman di tengah-tengah kaum mereka". 


Bab: Orang yang mengatakan "Ambillah! Aku adalah anak si fulan" 


SABAH سحا قال سال ر جل المَاء رضي‎ is 
di AAS Ka) o KN IS 2 AN NA Ira pa 


AA A 


e ANA SELAI يفول آنا‎ Jasa NS MAYAN ak Anin 
TON UAN ا‎ TANYA AN 


2815. Telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah dari Isro"il dari Abu Ishaq berkata; Ada 
seorang bertanya kepada Al Baro' radliallahu 'anhu, katanya: "Wahai Abu 'Umaroh, apakah 
kalian kabur saat perang Hunain?". Al Baro' berkata dan aku mendengarnya: "Adapun 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam tidak kabur pada peperangan itu. Ketika itu Abu Sufyan 
memegang tali (menuntun) baghol Beliau. Ketika Kaum Musyrikin mengepung beliau, Beliau 
turun dari bagholnya dan bersya'ir: "Aku Nabi yang tidak berdusta. Aku anak dari 'Abdul 
Muthollib". Al Baro' berkata: "Saat itu tidak ada orang yang paling tegar dibanding Beliau". 


Bab: Jika musuh mau tunduk dengan hukum seorang laki-laki 


2 م‎ 
O o) ANA i و‎ LESA و و نڪ ر‎ - 
D. Ak PE HN DAA TA KANA 
3G 


اا ی عئەقال كماد 1 a 3 233 KNA‏ 


4 


0 NIA UEA جار‎ GEA SNG aka ad EN Jo 


4 5 - 


ISA PEN IAI AL NA AI SESAME AN AA 


E NG GAN ASN PAMA JB gt IN‏ فيرع ên‏ الْمَلِكِ 


2816. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu Umamah, dia adalah Sahal bin Hunaif dari Abu Sa'id Al 
Khudriy radliallahu 'anhu berkata: Tatkala Banu Ouraizhah setuju dengan ketetapan hukum 
yang akan diputuskan oleh Sa'ad, maksudnya Sa'd bin Mu'adz yang disuruh Rasulullah agar 
datang, ketika itu Abu Sa'id alkhudzri berada di dekat Rasulullah. Lantas Sa'd bin Mu'adz 
datang dengan menunggang keledai. Ketika sudah dekat, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam berkata: "Berdirilah kalian untuk menjemput pemimpin kalian". Sa'ad pun tiba dan 
duduk dekat dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Beliau berkata kepadanya: 
"Sesungguhnya mereka setuju dengan keputusan yang akan kamu putuskan". Sa'ad berkata: 
"Aku putuskan agar para tentara perang mereka dibunuh dan anak-anak mereka dijadikan 
tawanan". Maka Beliau Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Sungguh kamu telah 
memutuskan hukum kepada mereka dengan hukum Allah (Raja diraja) ". 


Bab: Membunuh tawanan dan membunuh dengan kejam 


Fa 


Te Aya رضي اله‎ Ma iE Bal ba NG Jaan) kera 
Saha AAA Nara Kas SG AJAG See Jik GAN 


م جور 


Seung باسکار‎ 


2817. Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Ibnu 
Syihab dari Anas bin Malik radliallahu "anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam 
memasuki (Masjidil Harom) pada saat Tahun Penaklukan Makkah dengan kepala 
mengenakan tameng penutup. Setelah Beliau melepasnya, ada seseorang yang mendatangi 
Beliau lalu berkata: "Sesungguhnya Ibnu Khothol sedang berlindung di balik kain penutup 
Ka'bah". Maka Beliau bersabda: "Bunuhlah dia". 


Bab: Apakah seseorang boleh minta untuk ditawan, dan orang yang tidak mau 
untuk ditawan, dan shalat dua rakaat saat akan dibunuh 


GIA LN REA NIS PE Ea PERANG AS KAYU pi KS 
| لس‎ AKAP LG Z o dhan, 0 Ba MOA 22 AS و کر‎ ME 
SS ا‎ MEA SA Aa DES Ye 


Ka A KANAAN At da SAN 


MAS aLi sa ALI ANG) É Pen 


A ور‎ 


ol WAT - مم‎ 2 z Z Ker ING? - AA & 23 
Lana J5 lebak JAN ASA يقال هئو‎ in 
RA ASEAN aa JET باشو‎ BAM AAA SALAH 


A 


HNSI ASI‏ لقو م AAN Jt‏ لوا AS‏ يڪم وڪم الْمَهَدُوَالْمِينَادُ 


Es ANA BEN AM meleset Na 4 In‏ گافر الم 


Z 


HATE AL An Ang KL MB YAN موھ‎ Aah És a 
NGA a KENANG AN GANGGA جل‎ asas 2008 “6 


PA 
ps? 


23 AR SNN RE LAYAN Sa 


A 


Ro 


is SIR GB sea FLA KERALA وَعَالَجُو‎ 
کل لار كبن‎ AS GA AA Pai ASASI KE EK 


fl? A 


DAH AAS JNE Pe BRA ANA اير وم کر ككرت حم‎ 


2 04 Aa GA LA alr KA 2 و‎ z و‎ 
BAL PEN Ten aa Ci ليو‎ SN SS GAS SAE dot س‎ ANA JAN A1 No 
GAN ASIN وَ هي‎ BASE ka A Jek 


yf: 


2 AA 2 2 2 
ERAI مار ایت اسقط كو ون ميب ادو جذ‎ PONET 
GES Wana TAI SS KE EG Aya AA AK i ie 


EEI AS nb كر‎ D KERA SAS 


Fs 


MS 


Kena JUL sisa a AN aja جر ع‎ KADA) FAN IE 
AE ba ai ع تله‎ Sa G jade RAI MA 


74 2 
Pen بن‎ ge WA رع حا اوري اتات‎ f KA 
رض إل عاص‎ yee SEN HA ap AS jan PSA PA TAES ajaran 
NA a Seng AAN Stan 


Pan 
سرع‎ 


a Sa ASA) PA AS 2133 FN AA Jia ee 


2818. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Abi Sufyan bin Asid bin 
Jariyah Ats Tsagofiy, dia adalah sekutu Bani Zuhroh dan dia termasuk diantara shohabat Abu 
Hurairah, bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam 
mengutus ekspedisi militer dengan jumlah sepuluh orang sebagai mata-mata dan Beliau 
angkat 'Ashim bin Tsabit Al Anshoriy, kakek dari 'Ashim bin 'Umar bin Al Khoththob sebagai 
pemimpin pasukan tersebut. Mereka berangkat hingga ketika sampai di Al Hada', suatu 
tempat antara 'Ushfan dan Makkah, keberadaan mereka diceritakan kepada penduduk dari 


suku Hudzail yang biasa disebut dengan Banu Lahyan. Maka suku ini mengerahkan hampir 
dua Ratus orang yang kesemuanya ahli memanah. Mereka pun mencari jejak keberadaan 
anggota ekspedisi militer muslimin. Ketika melihat mereka, 'Ashim dan pasukannya 
bersembunyi di balik bukit kecil (fad-fad). Namun suku itu langsung mengepung mereka dan 
berseru: "Turun dan serahkanlah kepada kami apa yang ada ditangan kalian. Bagi kalian ada 
jaminan dan perjanjian agar kami tidak membunuh seorangpun dari kalian". 'Ashim bin 
Tsabit, sebagai pemimpin ekspedisi militer itu berkata: "Adapun aku, demi Allah, tidak akan 
mau turun dengan jaminan orang kafir. Ya Allah, beritahukanlah keadaan kami kepada Nabi- 
Mu". Maka suku itu menyerang mereka dengan anak panah hingga mereka dapat 
membunuh 'Ashim beserta tujuh orang anak buahnya. Akhirnya tiga orang anggota ekspedisi 
yang masih hidup turun dengan menyetujui jaminan dan perjanjian. Diantara mereka ada 
Khubaib Al Anshoriy dan Ibnu Datsinah serta seorang lagi. (Setelah ketiganya turun) mereka 
menangkapnya dan melepas tali busur panah mereka untuk mengikat ketiganya. Orang 
ketiga berkata: "Ini merupakan awal pengkhiyanatan. Demi Allah, aku tidak akan mengikuti 
kalian. Sungguh mereka bagiku sebagai teladan". Yang dia maksud adalah shohabat mereka 
yang sudah terbunuh. Maka mereka menyeretnya dan memaksanya agar mengikuti mereka 
namun dia menolaknya hingga akhirnya mereka membunuhnya. Kemudian mereka 
berangkat dengan membawa Khubaib dan Ibnu Datsinah hingga akhirnya mereka menjual 
keduanya di Makkah sesudah peristiwa perang Badar. Khubaib dibeli oleh Banu Al Harits bin 
'Amir bin Nawfal bin 'Abdu Manaf. Sebelumnya Khubaib adalah orang yang telah membunuh 
Al Harits bin 'Amir saat perang Badar. Maka jadilah Khubaib di tangan mereka sebagai 
tawanan. 'Ubaidullah bin 'Iyadl mengabarkan kepadaku bahwa putri dari Al Harits (Zainab) 
mengabarkan kepadanya bahwa, ketika mereka bersepakat (untuk membunuh Khubaib), 
Khubaib meminjam (kepada Zainab) sebilah pisau cukur untuk mencukur bulu kemaluannya 
maka dia meminjamkannya. Kemudian Khubaib mengambil anakku saat aku lengah, itu 
karena anakku menghampirinya. (Zainab) berkata: "Aku dapati anakku sedang dipangku 
olehnya sedangkan dia (Khubaib) sambil memegang pisau cukur. Aku sungguh terperanjat 
seketika itu". Khubaib mengetahui keterperanjatanku pada wajahku, maka dia berkata: 
"Kamu khawatir bila aku akan membunuhnya?. Sungguh aku tidak akan melakukannya". 
(Zainab berkata): Sungguh demi Allah, belum pernah aku melihat ada seorang tawanan 
sebaik Khubaib. Demi Allah, aku pernah mendapatkan dia pada suatu hari sedang memakan 
buah anggur di tangannya padahal tangannya sedang dibelenggu dengan besi dan juga di 
Makkah saat itu bukan musimnya buah-buahan". Dia berkata: "Sungguh itu merupakan 
rezeki dari Allah yang Dia berikan kepada Khubaib". Ketika mereka hendak keluar dari tanah 
Harom untuk membunuh Khubaib di daerah halal, Khubaib berkata kepada mereka: 
"Biarkanlah aku untuk melaksanakan sholat dua roka'at". Maka mereka mempersilakanhya. 
Maka Khubaib sholat dua Raka'at kemudian berkata: "Seandainya bukan karena kalian akan 
mengira aku takut tentu aku akan memanjangkan sholatku ini. Ya Allah, binasakanlah 
mereka semuanya". (Kemduaian dia bersya'ir): "Aku tidak peduli selagi aku dibunuh sebagai 
muslim # Dibagian tubuh manakah diriku terbunuh jalan Allah". # "Semuanya itu pastilah ada 
balasan disisi Allah # jika Dia berkendak, Dia memberkahi pada daging tercabik-cabik". 
Akhirnya Ibnu Al Harits membunuhnya. Dan Khubaib adalah orang pertama yang 
mencontohkan sholat dua roka'at bagi setiap muslim yang akan dibunuh sebagai wujud 
keshabaran. Dan Allah mengabulkan do'a 'Ashim bin Tsabit pada saat dia dibunuh. Lalu Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mengabarkan kepada para shohabat Beliau tentang berita mereka 
dan musibah yang mereka alami. (Saat kematian 'Ashim) orang-orang kafir Quraisy mengirim 
orang mendatangi 'Ashim dan mengabarkan bahwa dia telah dibunuh agar mereka datang 
mengambil sesuatu dari bagian jasad 'Ashim agar mereka dapat mengenalinya. Sebelumnya 


'Ashim memang telah membunuh seorang dari pembesar mereka saat perang Badar. (Ketika 
mereka hendak membalaskan dendam kepada 'Ashim), Allah mengirim kepada 'Ashim 
pasukan lebah yang melindunginya dari para utusan kafir Ouroisy sehingga mereka tidak 
mampu untuk mengambil secuilpun daging dari jasad 'Ashim. 


Bab: Membebasakan tawanan 


MEGA? IA r 2 و‎ A Sen sg م م‎ 2 PAS 
لقال‎ SENSASI ena ye ير‎ PSA قتيَبة بن سمي‎ Sa 

A 1 Kan 2 ر و‎ 0 PA g A a g, 21244 لم ره‎ A ر‎ 
AA gaabi saa االْعَايَيَعَنِي‎ Karate GILA PMI رسو‎ 

2819. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Jarir dari 
Manshur dari Abu Wa'il dari Abu Musa radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah 


Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Bebaskanlah orang yang tertahan, maksudnya tawanan, 
beri makanlah orang yang kelaparan dan jenguklah orang yang sakit". 


KS 87 Ak ٠ و وو‎ 


مم a‏ و te, =, Pa Pe ag” z<‏ او و 
SHS‏ خمد بن يونس AA AE SIS IA SS ARES‏ عَنَ أبي SERA Gare gala‏ 


PEDA 


A RAA a Tata 7 Hoa 2 Aa 4 و داسك‎ ? Io ا تور‎ 7% 
SEN SIBA حي إلا ماني‎ Gyan gah عند‎ E a 
Tekken AN EA S A E AE E EA da UNY 
Z ا‎ z L2 A وى رسك‎ 2 

Peaki Ga NISS 5 Jih 


2820. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Zuhair 
telah bercerita kepada kami Muthorrif bahwa 'Amir bercerita kepada mereka dari Abu 
Juhaifah radliallahu 'anhu berkata, aku bertanya kepada 'Ali Radliallahu 'anhu; "Apakah 
kalian menyimpan wahyu lain selain yang ada pada Kitab Allah?". Dia menjawab; "Tidak. 
Demi Dzat Yang Menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan Yang Menciptakan jiwa, aku 
tidak mengetahuinya kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang Al 
Qur'an dan apa yang ada pada shahifah (manuskrip) ini". Aku bertanya; "Apa yang dimaksud 
dengan shahifah itu?". Dia menajwab; "Membayar diat, membebaskan tawanan, dan jangan 
sampai seorang muslim terbunuh oleh orang kafir". 


Bab: Tebusan orang-orang musyrik 


2 A 
- 


ka 2 K3‏ 700 ا a‏ ر ا و یر 
lai Jne Sa‏ ی او AN Jae AN SAS an‏ اه 3 عَقَبَه عَنَ مُوسَى بن ake‏ عَنَابّنٍ 


DIISI BALA بَنْمَالِكِرَضِيَ‎ gu 


Z 7 و‎ LAN KAN LI - Aa aa رهم‎ Ms <o دري‎ Ap F A 
Ga Ja Win EN Jaa GA ab PNG PH سَلْمَ فقالو‎ KIMA 

4 A A WA Pa 
LA {24 و ر‎ 0 ALS ها حو كه‎ mi و‎ NETE 7 و‎ AAS 
Jeda jaa bo Ca) i bodi o p Eb nls و قال‎ 


P 2 


0 A rA - 4 2 2 2 P 2 
خذ‎ IS وَقَادَيّتٌ عقيلا‎ E Aa Sun 


s; 
z 1 أ‎ 
E ى و‎ 

AAL‏ 9 به 

SPS 


2821. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abi Aus telah bercerita kepada kami Isma'il bin 
Ibrohim bin 'Uqbah dari Musa bin 'Uqbah dari Ibnu Syihab berkata telah bercerita kepadaku 
Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa orang-orang dari Kaum Anshor meminta izin 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, ijinkanlah agar bisa 
kami tinggalkan harta kami untuk menebus anak saudara perempuan kami, yaitu 'Abbas". 
Maka Beliau berkata: "Lantas kalian tidak meninggalkan satu dirhampun untuknya? -maksud 
nabi ibu Abbas--". Dan berkata Ibrohim bin Thohman dari 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas 
berkata: "Selanjutnya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dibawakan harta dari negeri Bahrain 
lalu datang 'Abbas menemui Beliau dan berkata: "Wahai Rasulullah, berilah aku (harta itu), 
karena aku sungguh akan menebus diriku dan juga 'Agil". Maka Beliau berkata: "Ambillah". 
Maka Beliau memberikan harta itu di bajunya. 


- 
a‏ ع و سدسم 


C ka 2 7 س 2 و وماس و ور‎ 2 4 s9 2 G-22 2 AS رود‎ Ca Ge Â Ag à 


0 و‎ A هورم‎ Í Pa pi و‎ x 
يَقَرَأْفٍ الْمَعْر ب بالطور‎ a EA صل‎ Gal قال سيعت‎ Sea 


2822. Telah bercerita kepadaku Mahmud telah bercerita kepadaku 'Abdur Razzag telah 
mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Muhammad bin Jubair dari bapaknya, 
dia pernah datang menemui para tawanan perang Badar (dalam Rangka mencari tebusan). 
Dia juga berkata: "Aku pernah mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dalam sholat 
Maghrib membaca surat ath-Thur". 


Bab: Orang kafir harbi masuk wilayah Islam tanpa jaminan pengamanan 


ااي عم دتا بُو en‏ عن ابید قالاق اَی صل ال 


0 
£ 
4 


3 Z e BAG ng PN a A 2 5 4? 4 
P A dg IM ax FA 0 ze PA 2 Ae اه ص ه‎ 27 2A 5 A l GN سام‎ 247 
S J D 5 “4 8 2 من ك ر“‎ A S Kare 


0 


Ag? A? 9 Pa Pa‏ و رو 
INN RA 3 Al Aa‏ 
A‏ 


2823. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Abu Al 'Umais 
dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa' dari bapaknya berkata; "Telah datang mata-mata Kaum 
Musyrikin kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam di tengah perjalanan lalu dia duduk 
bersama para shohabat Beliau sambil bercerita kemudian pergi. Maka kemudian Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Carilah dia dan bunuhlah". Maka (Salamah bin Al Akwa') 
membunuhnya dan dia berhak atas semua yang dipakai mata-mata itu (sebagai harta 
Rampasan). 


Bab: Berperang membela ahli dzimmah 


KONG sr, ےر اک و 28 ,2 223 و رود‎ sakt T ر و‎ Ay 
2 و سد م‎ Tam, 22 AT ر ر كر مووي‎ 21244 58 3 sele Dra COEPI 
ىلم بعه رھ و أن يقاتل من ودام‎ oela aa bea) gan ia Sa al عن قال‎ 


AT w 352 Kan 
ولا يکلفواإلاطاقم‎ 


2824. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 
'Awanah dari Hushain dari 'Amru bin Maimun dari 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Aku 
berwasiat dengan perlindungan Allah dan Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam tentang ahlu 
dzimmah agar janji mereka dipenuhi, agar diperangi siapa saja yang tidak mengikat 
perjanjian atau berniyat menyerang, dan janganlah mereka dibebani melainkan sebatas 
kemampuan mereka." 


Bab: Apakah ahli dzimmah diminta pembelaannya dan pergaulannya 
Ja KAN JAENA SA SEA Sa SIN JEANS 
IN ea NG be NG PN IS nadi AAS pa ANE Jadi 


. PEND KL AA P NI aa, 119 AN a ALAA 
اللْمَعَلَيّهِوَسَلمَ قالدعوني‎ ag a ع فقالو‎ ES عِنْدَنْبِيَ‎ KI ge ENT 
5 pa TANG A FFA ms 56 E 3718 D NEG A 
الع‎ > 5 EDENEDA Da hiag? 22 ع الى لكر 2ے‎ 2 
المغيرة‎ EU قال يَعَقَوبٌ ب محمد‎ GAN Ega se AES و االو فد بتو ما‎ Al oal 


- 7 7 وام‎ 2 A AD رر ر‎ 2 0 
SA AA N 
2825. Telah bercerita kepada kami Qobishah telah bercerita kepada kami Ibnu 'Uyainah dari 
Sulaiman Al Ahwal dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa dia 
berkata; "Hari Kamis dan apakah hari Kamis?". Lalu dia menangis hingga air matanya 
membasahi kerikil. Dia berkata; "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertambah parah 
sakitnya pada hari Kamis lalu Beliau berkata: "Berilah aku buku sehingga bisa kutuliskan 
untuk kalian suatu ketetapan yang kalian tidak akan sesat sesudahnya selama-lamanya". 
Kemudian orang-orang bertengkar padahal tidak sepatutnya mereka bertengkar di hadapan 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Mereka ada yang berkata; "Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam telah terdiam". Beliau berkata: "Biarkanlah aku. Sungguh aku 
sedang menghadapi perkara yang lebih baik daripada ajakan yang kalian seru". Beliau 
berwasiat menjelang kematiannya dengan tiga hal; "Usirlah orang-orang musyrikin dari 
jazirah 'Arab, hormatilah para tamu (duta, utusan) seperti aku menghormati mereka dan aku 


lupa yag ketiganya". Dan berkata Ya'qub bin Muhammad, aku bertanya kepada Al Mughiroh 
bin 'Abdur Rohman tentang jazirah 'Arab, maka dia menjawab; "Makkah, Madinah, 


Yamamah dan Yaman". Dan berkata Ya'gub: "Dan 'Aroj yang merupakan permulaan 
Tihamah". 


Bab: Berhias untuk menjamu utusan 


PAR Ai pak pa مارك ونوا‎ na Na Sa 
aka ya 2 اڪ‎ Abg a - GEAR JW LEAN 33 
LA lasa JEN ye NI Aia لوفو‎ anal HASAN سول انر اكع هزو‎ <4 


ga a EBM Y LAN NATENG Mas 


AG 


AI AIA MAN SA AG ERA IS Kasian ala sale 
WA Ia) la ENG an AR AAU SN GEA AS dh 
حَاجتِكَ‎ alel أو‎ 


2826. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Sihab dari Salim bin 'Abdullah bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata: 'Umar menemukan pakaian bersutera dijual di pasar lalu dia menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, belilah pakaian ini agar Baginda 
dapat berpenampilan bagus saat hari raya dan ketika menjamu para utusan". Maka 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam berkata: "Pakaian ini hanya patut bagi orang yang tidak 
akan mendapat bagian (di akhirat) atau orang yang memakai pakaian sejenis ini adalah orang 
yang tidak akan mendapat bagian (di akhirat), maka dia memakainya sesuai apa yang Allah 
kehendaki" Kemudian Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengirim baju jubah yang bersutera 
kepada 'Umar, lalu 'Umar menghadap Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam dengan membawa 
pakaian tersebut seraya berkata: "Wahai Rasulullah, Baginda mengatakan bahwa pakaian ini 
(sutera) hanya patut bagi orang yang tidak akan mendapat bagian (di akhirat) atau orang 
yang memakai pakaian sejenis ini adalah orang yang tidak akan mendapat bagian (di 
akhirat), lalu mengapa Baginda memberikannya kepadaku?". Maka Beliau berkata: 
Maksudku, agar Kamu menjualnya atau kamu dapat mengambil manfaat untuk sebagian 
keperluanmu". 


2 x 


Bab: Bagaimana mengajarkan Islam kepada anak kecil 


SAE مالم‎ ig عَنَالزّهْرِ‎ SARA HER SA AA Dean 
Kaka 2 صل اعا‎ ga ia ah BIL عُمَرَ‎ AI Ag Ketua 
INA seed Lek lac Ak وَجَدُومْيَلَمَبُ‎ Pe Jala ae í Usa 


Ear dad 


Fond sebal ya a HAA si ain صَيادِيَحْتَلِمُ فَلْمْ‎ 5 SANA KN 


wen 2 


Ag Pena AA a | kisa) AS Ia sale Natar DIA 
: AN Te LAM SI رَسُو‎ SS daa Ara Nagan, o. 


- 


bae sa e NG Aa ae oe NÉ ÁLT وَسَلَّم‎ 


CI Sila An AAA la path PANGAN JANG 
احْسَأَْلنْكَعَدُوَكَدَرَكَكَالَعْمَدْيًا‎ a ja LE LAN NGE a PELAT 


5 Cd A BA 0 


Ara sel KAU ومام‎ ar: Pars AA PAPAN A 


A a 
سم‎ 2 2 
2% . A 4 Jas - 
TC Na 


2827. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy telah mengabarkan 
kepadaku Salim bin "Abdullah dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia mengabarkan 
kepadanya bahwa  'Umar berangkat bersama rombongan shohabat Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam beserta Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mendatangi Ibnu 
Shayyad. Mereka mendapatkannya sedang bermain bersama dua anak kecil di dekat 
benteng Bani Maghalah. Ibnu Shayyad waktu itu sudah hampir baligh dan dia tidak 
menyadari sesuatupun (kedatangan rombongan) hingga Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
memukul punggungnya dengan tangan Beliau kemudian Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berkata: "Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?". Maka Ibnu Shayyad 
memandang Beliau dan berkata: "Aku bersaksi bahwa engkau utusan bagi ummat yang 
ummiy" (buta huruf, tidak melek baca tulis). Kemudian Ibnu Shayyad berkata kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam: "Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?". Maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata kepadanya: "Aku beriman kepada Allah dan Rosul-rosul- 
Nya". Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melanjutkan: "Bagaimana pemdapatmu?". Ibnu 
Shayyad berkata, "Telah datang kepadaku orang yang jujur dan pendusta". Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Urusanmu kacau balau". Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berkata: "Sungguh aku meminta kepadamu agar menebak (apa yang aku sembunyikan 
dalam hatiku) ". Ibnu Shayyad berkata: "Aku tebak itu asap". Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berkata: "Hinalah engkau. Kamu tidak bakalan melampaui batas kemampuanmu selaku 
dukun". "Umar berkata: "Wahai Rasulullah, biarkanlah aku untuk memenggal lehernya". 
Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Jika dia benar, kamu tidak akan dapat 
menguasainya dan jika dia salah, tidak ada kebaikan membunuhnya". 


BL At AS Aas sah ANNA AN 
baka GN Jab PALA ي بجڏو‎ Sesaat AP, ia LA 


A A 72 2 Ee 
NAN PAKA KAADAKANG PNS ANA ra KANAN AA 


BAK صان و هو‎ ES NBA pa DIA 
Si aa SAN 

2828. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya), Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam dan Ubay bin Ka'ab 
berangkat mendatangi pohon kurma tempat Ibnu Shayyad berada disana hingga ketika 
beliau memasuki kebun kurma itu, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mulai mendekati batang 
pohon kurma dengan sembunyi-sembunyi karena Beliau ingin mendengar sesuatu dari Ibnu 
Shayyad sebelum dia melihat Beliau. Saat itu Ibnu Shayyad sedang berbaring di atas tikarnya 
dengan mengenakan baju yang lebar dan terdengar suara yang tidak dapat dipahami. 
Ternyata ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sedang bersembunyi di 
balik pohon, lalu dia (ibu Ibn Shayyad) memanggil Ibnu Shayyad; "Hai Shaf", ini adalah nama 
asli dari Ibnu Shayyad. Ibn Shoyyad pun beranjak. Spontan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 


berkata: "Seandainya dia membiarkannya pasti akan jelas terbukti". (maksudnya 
membiarkan Ibn Shayyad dalam tidurnya). 


FA MA Ngka sale Papa AL, ANN 
0 TANG 546 


A ses ses . 9. ر س‎ A 
لمكن قول‎ Yah PE Sea 5 MSN 52 aaa 
ور‎ PELO AK PAN 31 LP 4 LA; 

2829. Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) Salim 
berkata, Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Kemudian Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berdiri di hadapan manusia, lalu memuji Allah yang Dia satu-satunya yang paling berhak 
dipuji kemudian Beliau menyebutkan masalah ad-Dajjal dan bersabda: "Sungguh aku 
mengingatkan kalian tentangnya dan tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah mengingatkan 
kaumnya tentang Dajjal itu. Sungguh Nabi Nuh 'Alaihissalam telah mengingatkan kaumnya. 
Akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang para Nabi (sebelumku) belum 


pernah mengatakannya, yaitu bahwa ad-Dajjal itu a'war (buta sebelah matanya) dan 
sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah". 


Bab: Jika orang-orang yang berada di walayah musuh masuk Islam, sementara 
mereka mempunyai harta 

Ar RENA R3 BATAN TN MA LN AS AB A 

WE UE RN GE Basa CA IEEE pasa Bas‏ حسين عن عمر و بن 


غ م ص ار Magang‏ 


nor ANAN ANG Pn‏ وم 
KANE 5 RENE h‏ بني SS BRAND‏ َمَتقريش ڪل الڪفر 


- 
z2 A لك‎ 


SA ANNA وو‎ Jsa PARA NET KA na. 
الْوَادِي‎ 


2830. Telah bercerita kepada kami Mahmud telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzag 
telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Ali bin Husain dari 'Amru bin 
'Utsman bin 'Affan dari Usamah bin Zaid berkatal: "Aku bertanya kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam, dimana besok Baginda akan singgah dalam perjalanan haji 
baginda?". Beliau menjawab: "Apakah Agil telah menyiapkan suatu tempat singgah buat 
kita?". Kemudian Beliau berkata: "Kita singgah besok di lembah Bani Kinanah yaitu Al 
Muhashshab, tempat yang dahulu dipergunakan orang-orang Ouraisy bersumpah diatas 
kekafiran. Yaitu suatu peristiwa ketika Banu Kinanah mengambil sumpah Ouraisy untuk 
mengalahkan Bani Hasyim, mereka bersumpah untuk tidak akan berjual beli dengan mereka 
(Bani Hasyim) dan tidak akan memberi perlindungan kepada mereka". Az Zuhriy berkata: "Al 
Khaif adalah Al wadiy (lembah). 


KE yes Al AAN AN ih SENAR Ja AN SAS 
PERSADA يَاهْنَئُاضَمُمْ جَنَاحَكَءَ‎ NG الْحِمَى‎ JER ا عَى‎ 


EA NA PAN AG AN JA gan anapa NG 125564 laa 


r 


OAT EATA AEE PKBM NGA TAHAN وَمَعَمَ‎ 


LA KPA A AN 6 7 ر‎ z و‎ 
اه‎ PAN KA PA RN TEA Mina PN MEI Has BU ولك مَاشي تما‎ 


- 
2r we 


kala GUA رقاو‎ ANTA ES 3 ae, 56355 RA ya dé 
BAM vál سبيل‎ baé JANIN Jang ALMAS 5 AG 
Casa 


2831. Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Zaid 
bin Aslam dari bapaknya bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu memberikan tugas 
sebagai penjaga (hewan ternak shodagoh) kepada maulanya yang bernama Hunayya. Dia 
berkata: "Wahai Hunaya, rendahkanlah hatimu kepada kaum Muslimin, takutlah terhadap 
do'a orang yang dizhalimi karena do'a orang yang dizhalimi itu mustajab (terkabul), 
masukkanlah pengembala unta dan pengembala kambing (yang jumlah hewannya tidak lebih 
dari tiga puluh) dan sungguh aku menghindari diriku dari hewan-hewannya ('Abdur Rohman) 
bin 'Auf dan hewan-hewannya ('Utsman) bin 'Affan karena jika hewan-hewan mereka 
berdua binasa keduannya akan beralih kepada hartanya (yang lain) berupa kebun kurma dan 
pertanian. Adapun pemilik hewan-hewan yang sedikit itu, bila hewan-hewan mereka binasa, 
dia akan datang kepadaku dengan membawa anak-anaknya dan berkata: "Wahai Amirul 
Mu'minin, adakah aku harus meninggalkan mereka kepadamu dan tidak mempedulikan 
mereka?. Maka dalam hal ini, air dan ladang tempat pengembalaan lebih mudah bagiku 
(melindunginya) dari pada emas dan perak. Demi Allah, sungguh mereka akan menduga 
bahwa aku telah menzhalimi mereka. Sungguh tanah ini adalah negeri mereka dimana 
mereka di masa jahiliyah berperang di sana dan mereka masuk Islam pun di sana. Demi Dzat 
Yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya tidak ada harta (unta, kuda) yang aku 
gunakan untuk berperang di jalan Allah, tentu aku tidak akan melindungi mereka 
sejengkalpun di negeri mereka ". 


Bab: Pencatatan manusia oleh imam 


A وو‎ AG 


TEE ge AE Jl Sg نا‎ E II A A كنا‎ 
JA EE لين‎ PENA ALA Je LAN 


روو 


i عر بي‎ lo و ار‎ NA اير‎ Gie PN AO 2 Gta Lara 
وَحَدَمُوَهُوَحَايفُ‎ ANE, SEE AGS تش‎ 23 2 e SES 
5 Erwin baas IA go تسم ماَة قال‎ aa PENS AU NGENE حدثتاعبّد‎ 


2832. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Hudzaifah radliallahu 'anhu berkata Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tuliskan untukku nama-nama orang yang sudah 
menyatakan masuk Islam". Maka kami menuliskannya untuk Beliau sebanyak seribu lima 
Ratus orang laki-laki. Kami berkata: "Kami masih merasakan kekhawatiran dengan jumlah 
kami sebanyak seribu lima Ratus itu karena aku pernah melihat betul keadaan kami saat 
diuji, hingga ada seorang yang sholat sendirian dalam keadaan ketakutan". Telah bercerita 
kepada kami 'Abdan dari Abu HAmzah dari Al A'masy: "Maka kami dapatkan mereka 
sebanyak lima Ratus orang". Berkata Abu Mu'awiah: "Antara enam Ratus hingga tujuh Ratus 
orang". 


rg 


Pei نجعن عرو ی دیکار‎ AN GA AENEA 
3523 YANG KÍ Wala sate ا‎ ZA AN PAN NE AEE KEP 
aiaga ANG 


2833. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Ibnu 
Juroij dari 'Amru bin Dinar dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
"Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata: "Wahai 
Rasulullah, aku telah bertekad untuk ikut perang ini dan itu namun istriku berangkat 
menunaikan hajji". Maka Beliau berkata: "Kembalilah kamu dan berhajilah bersama istrimu". 


Bab: Sesungguhnya Allah akan menguatkan agama ini dengan orang jahad 


SES MSI AI gana BN حو‎ GR NE AAS TKA PA Aa 


9 رما‎ LA EAA E دك دق‎ SA 


BJ aa bagi Jean BAN GE LAN Sa 
JAG JAN ik ES JAYA ARUN مي‎ Nya Ji bka saie 
JANGGAN JÊN É ÁN Aa a الى‎ 


2 
س سس A‏ 


DN انير‎ GAN Gana IG Paru TAES á قال لَب صل‎ óu مَقِكَالَا مَدِيدَاوَ‎ A 


AJ 
x 


pe JAN AN is نكيت‎ Ja AS ALA 
AA AN بلك قال الا ك‎ laa صل اع‎ LAN Gp Basis JG Na 
اليو يدها اين بال جُل‎ aa BENER JA A HE AA 


s 
A 


القاجر 
Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib‏ .2834 
dari Az Zuhriy. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Mahmud bin Ghailan telah‏ 
bercerita kepada kami 'Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy‏ 
dari Ibnu Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Ketika kami sedang ikut‏ 
dalam suatu peperangan bersama Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam, Beliau berkata kepada‏ 
seseorang yang mengaku dirinya telah masuk Islam: "Orang ini termasuk penduduk neraka".‏ 
Ketika terjadi peperangan orang tadi berperang dengan sangat berani lalu dia terluka‏ 
kemudian dikatakan (kepada Beliau): "Wahai Rasulullah, orang yang Baginda maksudkan tadi‏ 
sebagai penduduk neraka, dia telah berperang hari ini dengan sangat berani dan dia telah‏ 
gugur". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Dia akan masuk neraka". (Abu‏ 
Hurairah) berkata: "Orang-orang semuanya jadi Ragu. Ketika dalam keraguan seperti itu, ada‏ 
orang yang mengabarkan bahwa orang yang berperang tadi tidaklah mati melainkan setelah‏ 
mendapatkan luka yang sangat parah namun ketika pada malam harinya dia tidak shabar‏ 
atas luka yang dideritanya hingga akhirnya dia bunuh diri. Kejadian ini kemudian dikabarkan‏ 
kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda:‏ 
"Allahu Akbar, aku bersaksi bahwa aku ini hamba Allah dan Rasul-Nya". Kemudian Beliau‏ 
memerintahkan Bilal agar menyerukan manusia bahwa tidak akan masuk surga melainkan‏ 

jiwa yang pasrah dan Allah bisa jadi menolong agama ini melalui seorang yang berdosa". 


Bab: Seseorang yang memimpin pasukan tanpa ditunjuk 


ES ES PA EN AS PRA Lena‏ يمالك رضي الل 
OA AAA PS ANISA Jala a A MANA SERTE‏ 


A 


ZA er k PE. 


GAS ja êpas a Ea NGNE S Ecobi a MAA 
1 


IM 


baka AW عِنَدَمَاوَ قَالَوَإِنَّعَيَ‎ Ke AP 2256963 


2835. Telah bercerita kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Ibnu 
'Ulayyah dari Ayyub dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan khathbah, Beliau berkata: "Zaid akan 
memegang bendera perang lalu dia gugur kemudian bendera itu dipegang oleh Ja'far lalu dia 
pun gugur kemudian bendera itu dipegang oleh 'Abdullah bin Rawahah namun diapun gugur 
pula. Akhirnya bendera itu diambil oleh Khalid bin Al Walid padahal sebelumnya dia tidak 
ditunjuk. Maka lewat dialah kemenangan dapat diraih". Dan Anas berkata: "Kejadian itu 
menggembirakan kami seolah mereka ada bersama kami". Atau dia berkata: "Kejadian itu 
(karamah para syuhada”) tidaklah menjadikan mereka ingin untuk kembali bersama kami (di 


dunia kecuali bila mati syahid kembali untuk kedua kali) ". Dia berkata: "Dan kedua mata 
beliau menitikkan air mata". 


Bab: Bantuan dengan pasukan 


AN نأي رَضىَ‎ LA pana TAP LA NU ANA ANN N SSS LES A Sen 


A 


LA 
227 


AG AKA) KER بو‎ SB ALAN ASE AR : ~e 
E E E E EEN ا‎ 

KA Beta Petang‏ م د 

FA KA AT 2r, 5. و‎ SL -i 5 A? AA 

a a Ag ANA MU AO TIA 


KTNA BPS A ضِىَعَنَّاوَ‎ PA SEL ta A WAJAH 


DN 


2836. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ibnu Abi 'Adiy dan Sahal bin Yusuf dari Sa'id dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam didatangi oleh (utusan) suku Ri'l, Dzakwan dan Banu Lahyan 
yang mengaku memeluk Islam lalu mereka meminta Beliau Shallallahu'alaihiwasallam agar 
membimbing (kelslaman) mereka. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pun membimbing 
kelslaman mereka dengan mengutus tujuh puluh orang kalangan Anshar yang mereka kami 
sebut Al Ourra', yaitu orang-orang yang bekerja keras di siang hari dan mendirikan shalat di 
malam hari. Maka berangkatlah mereka bersama utusan para suku itu, hingga ketika sampai 
di Bi'ru Ma'unah para suku itu mengkhiyanati dan membunuh para gurra' tersebut. 
Kemudian Beliau melakukan gunut selama satu bulan untuk mendoakan kebinasaan suku 
Ri'la, Dzakwan dan Banu Lahyan. Oatadah berkata, dan telah bercerita kepada kami Anas 
bahwa mereka menbacakan satu ayat dari Al Our'an tentang mereka: "Alaa ballighuu 'annaa 
goumanaa bi annaa gad lagiinaa robbanaa faradliya 'annaa wa-ardlaanaa", (Artinya: 
"Sampaikanlah dari kami kepada kaum kami bahwa kami telah berjumpa dengan Robb kami, 
maka Dia ridla kepada kami dan menjadi kami ridla terhadap-Nya"). Kemudian ayat ini 
dihapus. 


Bab: Seseorang yang mengalahkan musuh kemudian ia bermukin di wilayah 
tersebut selama tiga hari 


Mas IS SIEMENS AE 3 جم‎ ESA SS 


IE ga NG Aa saree Naga angadi‏ أَكَامبالْعَوَصَةٍ 
NENGGE ana JENE Gas SAS JÊNG‏ نا ي Jeg‏ 


2 


4 


aja 
2837. Telah Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdur Rahim telah bercerita 
kepada kami Rauh bin 'Ubadah telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah berkata Anas 


bin Malik bercerita kepada kami dari Abu Thalhah radliallahu 'anhuma dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bahwa jika beliau menghadapi suatu kaum (musuh), Beliau 
singgah di tempat persinggahan selama tiga malam. Hadits ini juga diperkuat oleh Mu'adz 
dan 'Abdul A'laa, katanya telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas dari Abu 
Thalhah dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. 


Bab: Orang yang membagikan ghanimah dalam peperangan 
PAHA NABA PH LAN ISS PUASA gas ani 


= Z A 2 
A A 
0, LA 2 اد‎ | 
A = raih s 
Z - 2 


2838. Telah bercerita kepada kami Hudbah bin Khalid telah bercerita kepada kami Hammam 
dari Qatadah bahwa Anas mengabarkan kepadanya, dia berkata; Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan 'umrah dari Al Ji'ranah ketika (selesai) membagikan 
ghanimah perang Hunain. 


Bab: Jika orang-orang musyrik mendapatkan ghanimah dari orang Muslim, 
kemudian ada muslim lain yang mendapatkan harta tersebut 


A - 


TE EA حَدَكْنَايَحْيَى‎ an AA Na 


Ld 


GEA ANN NI 
sêle IE AN AI 
Sada مشََقمِن ال وهو‎ 


bata BIS NGANG aké بالؤُوم َظَهَرَ‎ 
3 


2 عو‎ AKG 57 TL 8 ot 
jea 7 Serang 33 all 


N = 


2839. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Yahya dari 'Ubaidullah berkata telah mengabarkan kepadaku Nafi' bahwa seorang budak 
milik Ibnu 'Umar melarikan diri ke negeri Romawi kemudian Khalid bin Al Walid menyusulnya 
lalu diserahkan kembali kepada 'Abdullah (bin 'Umar). Dan bahwa seekor kuda milik Ibnu 
'Umar kabur ke negeri Romawi kemudian (Khalid bin Al Walid) menyusulnya lalu 
mengembalikannya kepada 'Abdullah. Abu "Abdullah Al Bukhariy berkata: "Kata -'aaro- 
berasal dari kata -al'iiru- yang artinya himar liar, maksud dalam hadits ini "kabur". 


IL gas NE Tb RA ALAN ونس‎ Ng SS 
SAS ليد عه ابو بكر‎ NGANG IA genah LAN pal 56 قي الْمُسَلِمُو‎ 3501 PES 


253, Saik, MUA 
2840. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Zuhair dari 
Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia menunggang 
kuda ketika terjadi peperangan antara Kaum Muslimin yang dipimpin oleh Khalid bin Al 
Walid yang diutus oleh Abu Bakr. Kemudian musuh mengambil kudanya. Ketika musuh dapat 
dikalahkan, maka Khalid mengembalikan kuda tersebut kepadanya. 


Bab: Orang yang berbicara dengan bahasa Parsi dan Ajam 


حَدَّكْمَاءَءَ JAE SAY‏ را nala‏ فا aa MEN‏ ميكاء فال 


ر 23 


alis Lab IA SA ja JBL anna ana 


GAES ARE) LAN JENIS la sal NAH Ba si ni 


2841. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin 'Ali telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim 
telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan telah mengabarkan kepada kami 
Sa'id bin Minaa' berkata; aku mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; 
aku berkata; "Wahai Rasulullah, kami menyembelih seekor hewan milik kami dan aku telah 
pula membuat makanan satu sha' terbuat tepung dari gandum, untuk itu, tolong Baginda 
agar datang dan lainnya". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berseru dengan suara keras: 
"Hai para pejuang Khandaq, sesungguhnya Jabir telah membuat hidangan makanan, 
kemarilah datang untuk menikmatinya". 


A jr PA PPRA ع و‎ pra"! y 
Ja NE ME a بن سوي ع‎ ME NGE AH ga t SAS 
: LA حول ادل‎ SIB AAL F séi 
dea 3 AA) Ai 2 م‎ Wan aa Bah 


- PA - 
A 2 ع‎ 


Si Aia S9 ee LA ANN BN TP 

Sui z 0 AN JANG ais 
2842. Telah bercerita kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah dari Khalid bin Sa'id dari bapaknya dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id berkata: 
Aku menemui Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam bersama bapakku yang saat itu aku 
mengenakan baju berwarna kuning. Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam berkata: "Bagus, 
bagus". "Abdullah berkata: (Beliau mengucapkan) kata-kata yang berasal dari bahasa 
Habasyiah, yang maksudnya hasanah (bagus). Dia (Ummu Khalid) berkata; Maka aku pergi 
bermain khatam nubuwah (cincin yang bertanda kenabian) Kemudian bapakku 
membentakku namun Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam berkata: "Biarkanlah dia". 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "abliy wa akhlifiy tsumma abliy wa akhlifiy 
tsumma abliy wa akhlifiy tsumma abliy wa akhlifiy" ("Semoga sampai lusuh bajunya", ini 
adalah suatu do'a untuk mendo'akan seseorang agar panjang umur hingga bajunya lusuh). 
'Abdullah berkata: Maka Ummu Khalid hidup lama sampai dia menceritakannya. 


A 


- ي و‎ s کور م‎ Ke GA LS 019 AG 2x5 
PL. ی اد :1 ا اس‎ DA PA AEL AA NG Z AA 7 س‎ A Ca 
هر يزه رضي‎ ١ عن‎ IR AG Aa Was حدتتاغندر‎ ja محمد‎ a 


P 


0 ور 
ALAM‏ 


. 


EN 


1 


ال عل عو امن ادوه او NG E‏ صل اماع ليد وله ا 

Sen‏ دعر ومن دمر قد > يد Tan b de‏ رسية 
Z‏ 

GANG NARA Ng 

Z a. 


2843. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, bahwa Al Hasan bin 'Ali mengambil sebutir kurma dari kurma-kurma 
(zakat) shadaqah, (lalu ia masukkan) ke dalam mulutnya, maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Hei, hei. Tidak tahukah kamu bahwa kita dilarang 
memakan shadaqah (zakat) ". 


Bab: Mencuri ghanimah, dan firman Allah "Barangsiapa berkhianat...." 


A 0 0 z 
63466 ANISA ANRE قد گر‎ AE صل‎ NG NGE 
53 < 
ag 09 ia a S 


faiai‏ ر قب IN 2 12 a LAS‏ او BLM A NAN Ae‏ 8 ا 
anal‏ رَقبَته شَاةها ثغاء ر قبت هفرس WAYS S pai AWU gan 5) iaaa‏ 
AA 9 8 AOA,‏ 


222, 447 -$ .. 2 1 اس‎ > Ne >s A و2‎ 1 S E A 2 .. D a 
SEAIN] فأقو‎ an ea ai JE SAS aa 


ra 


Kalo 271257 224 NANING Ae 2A a NAN bt Inai na‏ ير م وه 
San‏ تَخفق gan GO git‏ اللّوأغثني فأقو EL SIB SERI AI‏ 
sa 9 Lara‏ 


2844. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Abu 
Hayyan berkata telah bercerita kepadaku Abu Zur'ah berkata telah bercerita kepadaku Abu 
Hurairah radliallahu "anhu berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berdiri di hadapan kami 
lalu Beliau menuturkan tentang ghulul (mengambil harta Rampasan perang sebelum 
dibagikan) dan Beliau (memperingatkan) besarnya dosa dan akibat dari perbuatan tersebut. 
Beliau bersabda: "Sungguh akan kutemui salah seorang dari kalian pada hari giyamat yang di 
tengkuknya ada seekor kambing yang mengembik, di tengkuknya ada seekor kuda yang 
meringkik sambil dia berkata: "Wahai Rasulullah, tolonglah aku", lalu aku jawab: "Aku tidak 
berkuasa sedikitpun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepada kamu (ketika di dunia) 
". Dan kutemui seseorang yang di atas tengkuknya ada seekor unta yang melenguh, sambil 
dia berkata: "Wahai Rasulullah, tolonglah aku", lalu aku menjawab: "Aku tidak berkuasa 
sedikitpun terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepada kamu (ketika di dunia) ". Dan 
kutemui seseorang yang di atas tengkuknya ada sebongkah emas dan perak lalu dia berkata: 
"Wahai Rasulullah, tolonglah aku", lalu kujawab: "Aku tidak berkuasa sedikitpun 
terhadapmu. Aku sudah menyampaikan kepada kamu (ketika di dunia) ", Dan kutemui 
seseorang yang di atas tengkuknya ada lembaran kain sembari berkata: "Wahai Rasulullah, 
tolonglah aku", lalu aku katakan: "Aku tidak bekuasa sedikitpun terhadapmu. Aku sudah 


menyampaikan kepada kamu (ketika di dunia) ". Dan Ayyub dari Abu Hayyan mengatakan: 
"(Dan seseorang) yang di tengkuknya ada kuda yang meringkik". 


Bab: Hasil curian harta ghanimah yang sedikit 


Ji, 
- 2 5 Pa Me ر‎ - A - 4 g x G 0 4 DOT E 
SEN صل‎ ANI gan ISO SANG سَلْمَرَجُل‎ KL AB 


#8. 2-2 
2 


< ANG 2 4 GANG I sag EA 2, MET Ao, EN 2 3 A Top 

A RAGANE Se de jamas التار‎ a 

14 4 5 و‎ NA” 2 52 a s 

b garan sa olli i PS‏ كذا 

2845. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
'Amru dari Salim bin Abi Al Ja'di dari 'Abdullah bin 'Amru berkata; Ada seseorang yang 
ditugaskan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam menjaga harta (rampasan perang) bernama 
Kirkirah kemudian dia meninggal dunia. Lalu Beliau Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam 
berkata tentang orang itu; "Dia di neraka". Maka orang-orang pergi untuk menengoknya dan 
ternyata mereka temukan ada barang curian (baju selimut) yang dicurinya. Abu 'Abdullah 


berkata, Ibnu Salam berkata; "Nama orang itu Karkarah (huruf Kaaf berbaris fathah), 
danitulah yang lebih kuat. 


LAN 159, 0 224 28 0‏ و A (Ia Ba‏ و gp‏ 
ol tan‏ عفر و عن ت لوین أي الجمدعن عبر اون 


Bab: Penyembelihan unta dan kambing ghanimah yang tidak disukai 


SEA EA dan EN عو‎ PAS Ja EN ga AAA 
AA Ve An LET JA SMA LA RAWA PT SA Pal PRA BALAP NGABA کال کلامم‎ 
و دان‎ KP 4 يفەفاصاب س جو چوا‎ Sea ga الله‎ berada d 

A Pa 


A - 7 Pa 
LA BENG AA Se AAN A 23 AT A Le NAGI PA ور م 1 ع س‎ A 
4 Pd Zs و‎ A PL ور‎ - 4 2 4 Z 2 P 
A و رد‎ sa WEKA A MA 24 SN „24 A2 RAA - Fat و‎ ¢ £ E 
ىإ ليور جل‎ Aak AN فطلبو‎ nan Jag ANG و‎ Aa AN فعدل‎ 
z 


JG Ba KAA SS ابد کاو ابد الو حش‎ BALARAJA 
ابيا يم هاا وابدالوحشس صنعو ابه‎ Ra 


PA - 
Z 7 ع وم ور‎ 
w . 


ai وه رر و ا ا ۶ر ر‎ AEA ل كور‎ A A SNG? AEE a مر‎ Wing 
GA GA Ga بالقصَبٍ فقال‎ gas غداوَلِيسمَعَمَامَدَى آفتذ‎ Gaal) AN جَدَي إِنَائْرَ جو أو نخاف‎ 

0 اس عر 4 ع‎ du = 0 2 م 22 ر‎ A 
SALINAN GA aa ra S3 
KAN Ga 


2846. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 
'Awanah dari Sa'id bin Masruq dari 'Abayah bin Rifa'ah dari kakeknya, Rafi' berkata, "Kami 
bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam di Dzul Hulaifah kemudian orang-orang dihinggapi 
Rasa lapar, lalu kami mendapatkan (ghanimah berupa) unta dan kambing. Saat itu Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berada di belakang rombongan. Orang-orang yang lapar itu itu 
rupanya kemudian memasang tungku-tungkunya. Namun Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
memerintahkan agar kuali tersebut ditumpahkan. Kemudian Beliau membagi Rata (sisa 


ghanimah yang ada), yang setiap sepuluh kambing dianggap sama dengan satu ekor unta. 
Namun ada seekor unta yang lari sementara di tengah-tengah rombongan ada seekor kuda 
yang lincah. Mereka pun segera mencari unta yang kabur tadi, namun tidak rupanya mereka 
kelelahan. Kemudian ada seseorang yang mencarinya dengan menggunakan tombak, dan 
akhirnya Allah menakdirkannya dapat membunuh unta tersebut. Kemudian Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya binatang ini masih mempunyai sifat-sifat keberingasan seperti binatang liar. 
Maka jika ada yang lari dari mereka, perlakuklanlah seperti ini". Kakekku berkata: "Kita 
berharap atau khawatir bertemu musuh esok hari sedangkan kita tidak membawa pisau, 
apakah kita boleh menyembelih hewan dengan kayu?" Beliau berkata: "Setiap yang 
ditumpahkan darahnya dengan disebut nama Allah maka makanlah kecuali gigi dan kukunya, 
dan akan kusampaikan tentang itu. Adapun gigi dia termasuk tulang sedangkan kuku 
merupakan pisaunya orang-orang Habsasyah"'. 


Bab: Kabar gembira dengan kemenangan 
15 3 ر ار و ر ا‎ GLANA ري و‎ 
NE قيس قَالَقَالَ لي جر‎ AS LA SAI PEN NASA na ANG 
ATK NEAR ر کر‎ KAKEN ر‎ YAN OS 
فيه حْتْعم‎ CSS LA a ea تقال لير‎ 70 AN رضي‎ 


LA 


g ? S 2/2 f 534 مام‎ 2$ s$ 2 seko "z 2% 58 . 221 1ت‎ 24 pa 3 2 
ek akan mm akan an 


2 


Axa 2 2 CE رر‎ 5. Ph KT <M {z AÍ A GILA r 


AN PAN NE 1 KENA Are KE Sala Ata Sea 22 NAS ESA 


CAS 5 Abg US BEN LB p سول جر‎ SOE 


A 


—S 


RS 


PEREKA TE رجا ا مس‎ GA JS EDS AK 


ص 


2847. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami Yahya telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Oais 
berkata, Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata kepadaku, Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam telah berkata kepadaku:: "Bisakah kamu membuatku dapat 
beristirahat dari urusan Dzul Khalashah". Yang Beliau maksud adalah sebuah rumah di 
Khots'am yang dinamakan Ka'bah Al Yamaniyah (dijadikan sebagai kiblat dan isinya banyak 
patung yang disembah). (Jarir berkata), "Maka aku berangkat dalam rombongan berjumlah 
seratus lima puluh pasukan berkuda yang mereka dari Ahmas. Mereka adalah para 
penunggang kuda yang ulung. Lalu aku kabarkan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bahwa aku tidak ahli menunggang kuda hingga akhirnya Beliau pukul dadaku hingga kulihat 
bekas jari tangan Beliau di dadaku". Kemudian Beliau berdo'a: "ALLOOHUMMA TSABBITHU 
WAJ'ALHU HAADIYAN MAHDIYAN "Ya Allah mantapkanlah dia dan jadikanlah dia seorang 
pemberi petunjuk yang lurus". Maka Jarir berangkat menuju rumah yang dimaksud lalu 
merusak dan membakarnya. Kemudian dia mengutus utusan untuk menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam dan mengabarkan apa yang sudah terjadi. Utusan Jarir berkata 
kepada Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam: "Wahai Rasulullah, demi Dzat Yang Mengutus 
Baginda dengan hag, tidaklah aku menemui Baginda melainkan telah Kutinggalkan rumah 
tersebut seolah seperti unta yang berlobang atau kudisan (sebutan untuk kehancuran rumah 


tersebut karena telah dibakar). (Jarir berkata): "Lalu Beliau Shallallahu'alaihiwasallam 
mendo'akan keberkahan untuk pasukan berkuda dari Ahmas tersebut sebanyak lima kali. 
Musaddad berkata dengan redaksi: "Rumah yang dimaksud terletak di Khats'am". 


Bab: Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Makkah 


Basa ن طا‎ Una ا تور‎ Pa re ا ياس‎ 
0 GARANSI sk ةو ڪن جِهَادوَ نيه‎ Pa Kapita KAYA NABA NEH NGULA 
same 


2848. Telah bercerita kepada kami Adam bin Abi Iyas telah bercerita kepada kami Syaiban 
dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda pada saat hari Pembebasan Makkah: "Tidak ada lagi 
hijrah, akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka bila kalian diperintahkan 
berangkat (berperang) maka berangkatlah"". 


HS 3 Isa ain SAS‏ يدب زر AM IEEE‏ 2 کک 


P 


u g‏ ذَهَذًا 


Ju ja 7 EA Je مود ِل‎ sadap Alda, kini قال‎ ga A 
SENA تح‎ Fa NI AN EA 


2849. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Yazid 
bin Zurai' dari Khalid dari Abu 'Utsman an-Nahdiy dari Mujasyi' bin Mas'ud berkata: 
Mujasyi'bersama saudaranya  Mujalid bin Khalid datang menemui Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam seraya berkata: "Ini Mujalid datang dengan tujuan berbai'at 
kepada Baginda untuk hijrah". Maka Beliau berkata: "Tidak ada lagi hijrah setelah 
pembebasan Makkah, akan tetapi aku membai'atmu untuk (membela) Islam". 


Per SA KANUN IMAN Uas 


SENAI شد‎ BAMBANG 333 PERASA Dn Yana 


Sada 
2850. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan, 
berkata 'Amru dan Ibnu Juraij aku mendengar 'Atha' berkata: "Aku pergi bersama 'Ubaid bin 
'Umair menemui 'Aisyah radliallahu 'anhu yang ketika itu sedang berada di bukit, lalu dia 


berkata kepada kami; "Hijrah telah terputus (kewajibannya) sejak Allah memberikan 
kemenangan kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam atas kota Makkah". 


Bab: Jika seseorang harus melihat rambut ahli dzimmah dan wanita mukmin karena 
darurat 


Tg 272 9 


; م ا‎ pala binaan Sa 


Meat KAG عَطيَهَوَ كَانَعَلُو‎ £ TT 
NN LAN Pi AN salat z KEN صل‎ LAN ki KS HS KA 
ia PIA al TEMA AN SA 


ra 


shj be, JA GN AN‏ الله ما گر تولا اروت 
SAS AYI‏ ضاي ك ا A AM a‏ 


A 


NAN pisa Nai PATI DANSA Nania Na 153 SR 
As Sa AG KAANE KAKA LENG UN 


2851. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin 'Abdullah bin Hawsyab ath-Tha'iy telah 
bercerita kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Hushain dari Sa'ad bin 
'Ubaidah dari Abu Abdur Rahman, salah seorang yang mengutamakan 'Utsman dari 'Ali) dia 
berkata kepada Ibnu 'Athiyah, salah seorang yang lebih mengutamakan 'Ali dari pada 
'Utsman): "Sungguh aku adalah orang yang paling tahu tentang keberanian sahabatmu 
(maksudnya "Ali) dalam masalah (pertumpahan) darah, aku mendengar dia berkata, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mengutusku bersama Az Zubair lalu Beliau berkata: "Datangilah 
Raudhah -dalam redaksi lain Raudhah Khah-- dan temuilah di sana seorang wanita yang 
membawa surat yang diberikan oleh Hathib". Maka kami datangi lokasi Raudhah yang 
dimaksud lalu kami katakan: "Mana surat itu?". Wanita itu berkata: "Aku tidak bawa surat". 
Kami berkata: "Kamu keluarkan surat itu atau kami lucuti pakaianmu". Akhirnya dia 
mengeluarkan surat itu dari dalam tali ikat pinggangnya -dalam redaksi lain dalam 
sanggulnya--lalu surat itu dibawa ke hadapan Hathib. Hathib berkata: "Jangan terburu-buru 
bersikap kepadaku. Sungguh aku melakukan ini bukan karena kufur. Bahkan tidak bertambah 
sikapku terhadap Islam selain kecintaan. Ketahuilah bahwa tidak ada seorangpun dari 
sahabat Baginda melainkan mempunyai pembela di Makkah yang membela keluarga dan 
hartanya, sedangkan aku tidak memiliki seorangpun pembela. Maka itu aku ingin mengambil 
seseorang dari mereka sebagai pembela (diriku). Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
membenarkan (menerima) alasan yang disampaikannya. Lalu 'Umar berkata: "Biarkan aku 
untuk memenggal batang leher orang ini karena dia telah berbuat nifag (munafig) ". Maka 
Beliau berkata: "Apakah kamu tidak tahu barangkali Allah telah melihat pejuang perang 
Badar, dan Dia berfirman: "Berbuatlah sesuka kalian, sungguh Aku telah mengampuni 
kalian". (Abu 'Abdur Rahman) berkata: "Itulah yang menjadikannya berani". 


PER EK 


Bab: Menyambut kedatangan pasukan perang 


0 2 A A Ag A 5 z? £ Gi 00 
PESAN dn MATA دار یدیز ر یو‎ GAN SANA Sia 
A) 
0 ور‎ Í PA Ge X2 R Pa 2 A Pa م‎ < 
s4 2 2412729 2 BAN A ALAN, لمحم اتد كد‎ Ja aa 321 2 قال ابال ب‎ 212 1 


1 


NG ر‎ PEA ML ور و وده‎ PA 
$ م.م‎ 27. w A «| 21° 


2852. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Abi Al Aswad telah bercerita kepada kami 
Yazid bin Zurai' dan Humaid bin Al Aswad dari Habib bin asy-Syahid dari Ibnu ABi Mulaikah, 
berkata Ibnu Az Zubair kepada Ibnu Ja'far radliallahu 'anhum; apakah kamu ingat ketika kita 
berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam, aku, kamu dan Ibnu 'Abbas?". Dia 
(Ibnu Ja'far) berkata; "Ya, lalu Beliau mengajakku naik kendaraan dan meninggalkan kamu". 


PAM اا‎ TAK ا‎ KAN ري‎ Kes 
Pena ag AMS ega 


2853. Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada kami Ibnu 
'Uyainah dari Az Zuhriy, berkata as-Sa'ib bin Azid radliallahu "anhu: "Kami pergi untuk 


LALI 


menemui Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam bersama anak-anak kecil di Tsaniyati Wada'". 


Bab: Apa yang diucapkan saat kembali dari peperangan 


2 DA 
21-34 Leg IERA? Lah PEN e a NG AN ور و‎ BAN LINA 2 PEN La ر‎ 
MIMA 


AAN 3 wae Ae An BELA > 21 raa لع ر ا‎ 
كبر ثلا ثاقالَ! يبُونَإِنْشَاءَاللَهْتَايبُونَعَابِدَونَحَامِدَونَلِرَبَتَاسَاجِدَونَصَدَقَ‎ distal hg 
Ata م‎ AN اگ‎ As s AAR? LAI 
للدوعدهونصر عبدهوهزم حزاب و حده‎ 


2854. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il berkata telah bercerita kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: "Adalah Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam apabila kembali dari (bepergian) Beliau bertakbir tiga kali lalu 
bedo'a: Aayibuuna insya Allah taai'buuna 'aabiduuna haamiduuna li robbinaa saajiduuna. 
Shodagollahu wa'dahu wa nashoro 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdah". (Kita kembali, 
insya Allah sebagai hamba yang bertaubat, ber'ibadah, memuji-Nya dan yang sujud untuk 
Robb kita. Alloh Maha Benar dengan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan menghancurkan 
musuh-musuh-Nya) ". 


WAN 


ر ا رو م Pa‏ صو SL A. AA‏ ر 9ر 2 0 A‏ و 2 2 0 
Nah a jaka gal san‏ ي إِسَحَاقَعَنَ أذ بن مالك 5 ضى الله 


r 


Jaga ARSA PAN a E yak aka peL PN NS ISS 


0 00 27 Lasar ر‎ lgs o tas T 
BIA PB E AS صَفِيَّبِنَتَحُيَىَ‎ a 


GS جهو و‎ LE EN DATE NG DAN جَعَلَنِى‎ 


. 
A 


قر ENG‏ سول jua ka saé PA ke‏ شَرَفْمَاعََ الّمَدِينَةَكَالَآيبُونَكايِبُونَعَايدُونَ 
SS BI AI 6 NA‏ الْمَدِيئة 


2855. Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits 
berkata telah bercerita kepadaku Yahya bin Abu Ishag dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
berkata: "Kami pernah bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam saat Beliau kembali dari 
'Usfan, ketika itu Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam berada diatas tunggangan Beliau 
dengan memboncengkan Shofiyah binti Huyay. Kemudian unta Beliau tergelincir sehingga 
membanting keduanya. Abu Tholhah pun bergegas membantunya dengan berujar: "Wahai 
Rasulullah, biarlah Allah menjadikan aku sebagai tebusan baginda". Beliau berkata: 
"Sebaiknya kamu menolong wanita". Maka Abu Tholhah menutup wajahnya dengan 
selembar baju lalu mendatangi Shofiyah dan melempar baju itu untuknya kemudian dia 
memperbaiki pelana hewan tunggangan itu, lalu Beliau dan Shofiyah dapat mengendarainya. 
Akhirnya kami dapat menolong Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam. Ketika hampir tiba di 
Madinah, Beliau berdo'a: "Aayibuuna taa'ibuuna 'aabiduuna li robbinaa haamiduuna. (Kita 
kembali sebagai hamba yang bertaubat, ber'ibadah kepada Robb kita dan memuji-Nya"). 
Beliau serus saja membaca do'a itu hingga memasuki kota Madinah. 


BELA نأب ساق عاذ مالك رضي‎ gh GS Jaka NG د‎ e 
1 - م‎ AYI - و و 22 راس سار اا‎ TA AU ra e 
Je Aas sake ka sale AN aa) GIRL لله عليّهوَ‎ Aje gih rak هوو‎ i 


Wid 5 rahaba sad Nyo NG pa NS Aa Jl NAN گان‎ bantal 


z F و ر‎ A 


Ál PA GIE HA SA A ig IS Lem NGA 
Safa sdei SEAL اپو‎ Eri ga ڪَلَيَك‎ HS NG gê a JAN JASA 
إِدَاكَانُوا‎ AN USS قَمَدَهْمَاعَلَرَاحِلَتبِمَاكرَ‎ Sii aeaii ص ده افا قى دو‎ 


< 


esa sêlan‏ كَالَأَشْرَفُو اعَلَ Jo LANJE Kas‏ الله PAPE aiei‏ 23 ايدو 
BANI PU ai‏ 


2856. Telah bercerita kepada kami 'Ali telah bercerita kepada kami Bisyir bin Al Mufadldlol 
telah bercerita kepada kami Yahya bin Abu Ishag dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa 
dia dan Abu Tholhah datang menghadap Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sedang saat itu 
bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ada Shofiyah membonceng pada hewan 
tunggangan (unta) Beliau. Ketika di tengah perjalanan, unta tersebut tergelincir sehingga 
menjatuhkan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan wanita itu (Shofiyah). Abu Tholhah 
katakan, seingatku (Yahya) berkata: " Ia tersungkur dari untanya, lantas ia datangi Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam seraya berkata: "Wahai Nabi Allah, biarlah Allah menjadikanku 
sebagai tebusan baginda, apakah Baginda terluka?". Beliau menjawab: "Tidak, tetapi coba 
kamu tolong wanita (Shofiyah) ". Maka Abu Tholhah menutup wajahnya dengan selembar 
baju dan menghampiri Shofiyah, seterusnya dia lempar bajunya ke arah Shofiyah 
(maksudnya untuk menutup wajahnya), dan Shofiyah pun bisa berdiri. Lalu Abu Tholhah 


memperbaiki pelana hewan tunggangan Beliau tersebut, hingga keduanya dapat 
mengendarai kembali. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga ketika sudah nampak 
kota Madinah, atau (perawi) berkata sudah hampir mendekati kota Madinah, Beliau berdo'a: 
"Aayibuuna taa'ibuuna 'aabiduuna li robbinaa haamiduuna. (Kita kembali sebagai hamba 
yang bertaubat, ber'ibadah kepada Robb kita dan memuji-Nya"). Beliau serus saja membaca 
do'a itu hingga memasuki kota Madinah. 


Bab: Melaksanakan shalat ketika kembali dari safar 


ور 


si sps 2 - Ara < £ 2 LAB و‎ Lah 255 2 A 34 LT 259, 


ra grr 


reda 2-1 ا و‎ Pa + 3 4 Sn ار‎ Na ل و‎ pr 0 be Ag aan 
A 
WA 
A 2 
2 


2857. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari Muharib bin Ditsar berkata aku mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma 
berkata: "Aku pernah bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dalam suatu perjalanan dan 
ketika kami tiba di Madinah, Beliau berkata kepadaku: "Masuklah ke dalam masjid lalu 
shalatlah dua Raka'at". 


HL ار‎ 2 


A »5 » 2 5 5 2 3 5 R واد‎ 5 Si A 2 
كمي عن أبيوِوَعَمَهِ‎ ANIES SAE PAGE عاص‎ PA SAS 
ا ر‎ p - 4 P جار‎ Z c Jp, 

PA 2 N. YA 0 pt 4 4 1 وو‎ 3G 7 52 5 »4 2 1 pen A 
3 قَدِمْمِنَم‎ E لم‎ aha 2 صل الله‎ AAN ALAN كع رضي‎ Dia a 

م و 4 2 09 = 
حل الْمَسْحِدَفَصَل 5 ISS‏ أن يَجَلِسَ 


2858. Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari 'Abdur 
Rahman bin 'Abdullah bin Ka'ab dari bapaknya dari pamannya, 'Ubaidullah bin Ka'ab dari 
Ka'ab radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam apabila tiba kembali dari 
bepergian di waktu dluha, Beliau memasuki masjid lalu shalat dua Raka'at sebelum duduk". 


N 


2 


Bab: Makanan setiba dari safar 


- 
ع و دسم 


LA 4 
ef LA 223 وور 2 £ 7 و 2 274 ل‎ RA ANG ور‎ NA 
4 


g Gi.‏ وم + P‏ 2 مسا 2 م 22 4 کو 
PAT NN a‏ ما لكا قد NYA‏ عور DA‏ ير GA E MAN‏ 
رسو Sa SPI‏ لماقدم المَدِيئه دْحَرَ BANI‏ عن شعبّه عَنَ محارب 


A 
ks is e 2 Z P 21244 NA A AA 0 AG MAA 
Z .. .. 
w A - pr و‎ A و‎ A PA 5 
a ar ANG o Met? AWE EI G77 م ار ر مج فا گا‎ 
Sk Bam Ia امِنْبَافلمَاقدِمَالمَدِينَه‎ b 2333 ببقرَ‎ SANG قدِم صر‎ 


KN 


2859. Telah bercerita kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami Waki' dari 
Syu'bah dari Muharib bin Ditsar dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam ketika tiba di Madinah, Beliau menyembelih seekor 


hewan sembelihan atau seekor sapi. Mu'adz menambahkan dari Syu'bah dari Muharib 
bahwa dia mendengar Jabir bin "Abdullah berkata; "Nabi Shallallahu'alaihiwasallam membeli 
seeekor unta dariku seharga dua wag dan satu dirham atau seharga dua dirham. Ketika diba 
di Shiror (nama sebuah lokasi, tiga km arah Timur Madinah) Beliau memerintahkan agar sapi 
disembelih, lalu mereka pun menikmatinya. Ketika sudah tiba di Madinah, Beliau 
memerintahkanku agar masuk ke dalam masjid, maka aku shalat dua Raka'at lalu Beliau 
mengembalikan uang penjualan unta kepadaku". 


KA na بن دار عن جاب ر‎ AE اده‎ pa Pel Lie 
Karl Koba 3a P ور‎ 


2860. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Muharib bin Ditsar dari Jabir berkata; "Aku kembali dari perjalanan lalu Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata:."Shalatlah dua Raka'at". Dan Shirar adalah nama di ujung 
(timur) Madinah. 


Kitab: Bagian seperlima 


Bab: Bab 
TI GLEN SA NIS NE PANEN AA 
Ling SPA Da eg sepine 
BIA se SAN AG لَحُمْس‎ GA ala sal 2 NYA 
PAGI Pena E علو عدت لا اغا کني‎ 


Ja A GAN EA AS أَسَكَعينَ به ف و لِيمة عسي‎ A 


Al 


2 
5 


SG LA ena aa, MEPE. ةر لین‎ PS daa 


A oy j2 Sa 3 PA 


LA 
A sf 4722 Dat اه‎ > KA SY. AN 25 و ر که‎ 21 22 
D KANAN جتبٌ اسن‎ 


A A 


o hiesa sh hotak KSB B م قعل‎ REE 


Z 


= 


ANGGA IL AN Pae pala AA Seni SG LN 
GANG yiana akh قال نيمل الام‎ A d isalas MEA 


LA LA 


A33 pan Ta ANA Merta jala dk KANA 


A 


226 روود‎ 23311 né 50 0 وم )م‎ 0 g8 
SAE UAN a gg sinta, PEN o Áá 


ترح ابن Zs‏ 


desa KE Ta Je ANG مَطَفِقَرَسُو‎ AA BEAN Serui kasesa حَتَىجًا‎ 
Êsa ii an A San 
EN aa ae Asa) ES صَعَدَ التَطرَ‎ LAI Sei 
a فر مولا کی اغوم قد تىل ف وتو اكه مل‎ ANA 
nh sedia jeda 


2861. Telah bercerita kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah 
mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy berkata telah mengabarkan kepadaku 'Ali 
bin Al Husain bahwa Husain bin 'Ali ASa mengabarkan kepadanya bahwa 'Ali berkata, "Aku 
memiliki seekor unta betina berumur satu tahun hasil jatah bagianku dari harta ghanimah 
perang Badar, dan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam juga memberiku seekor unta betina lain 
dari hak seperlima harta ghanimah. Ketika aku hendak menikahi Fathimah binti Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam, aku berjanji dengan seorang laki-laki ahli membuat perhiasan dari 
suku Bani Oainuga' agar pergi bersamaku. Kami pergi dengan membawa idzkhir (rumput 


a 0 


yang harum baunya) yang akan aku jual kepada para ahli perhiasan yang hasilnya aku akan 
gunakan untuk menyelenggarakan walimah perkawinanku. Ketika aku mengumpulkan 
barang-barang untuk kedua untaku berupa beberapa pelana, wadah makanan dan tali, 
kedua untaku menderum (berdiam) di sisi kamar seorang shahabat Anshar, aku kembali 
setelah selesai mengumpulkan barang-barang. Ternyata aku dapatkan kedua untaku telah 
dipotong-potong punuknya, dibedah lambungnya dan diambil bagian dalamnya. Aku tidak 
dapat menguasai kedua mataka ketika melihat pemandangan kedua untaku diperlakukan 
seperti itu. Maka aku bertanya: "Siapa yang melakukan ini?". Orang-orang menjawab, 
"Hamzah bin “Abdul Muthallib yang melakukannya dan sekarang dia sedang berada di 
Baitullah bersama para pemabuk dari kalangan orang Anshar". Maka aku berangkat hingga 
aku bertemu dengan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam yang saat itu sedang bersama Zaid bin 
Haritsah. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dapat mengetahui apa yang aku alami dari wajahku 
maka Beliau bertanya: "Ada apa denganmu?". Aku jawab: "Wahai Rasulullah, aku belum 
pernah melihat sekalipun kejadian sekejam seperti hari ini. Hamzah telah menganiaya kedua 
untaka, ia memotong-motong punuknya dan membedah isi perutnya dan sekarang dia 
sedang berada di dalam Baitullah bersama para pemabuk". Maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam meminta rida' Beliau (selendang yang lebar) kemudian 
mengenakannya lalu berangkat dengan berjalan sedangkan aku dan Zaid bin Haritsah 
mengilkuti Beliau hingga tiba di Baitullah, tempat Hamzah berada. Beliau meminta izin 
masuk, mereka pun mengizinkannya dan ternyata mereka adalah sekelompok orang yang 
sedang mabuk. Maka Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam langsung mencela Hamzah atas apa 
yang telah dilakukannya. Ternyata Hamzah benar-benar dalam keadaan mabuk, kedua 
matanya merah. Hamzah memandangi Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam, lalu 
mengarahkan pandangannya ke atas, kemudian memandang ke arah lutut Beliau, lalu 
mengarahkan pandangannya kembali ke atas, kemudian memandang pusar Beliau, lalu 
mengarahkan pandangan ke atas lagi, kemudian memandang wajah Beliau. Kemudian 
Hamzah berkata, "Kalian tidak lain kecuali hamba-hamba sahaya bapakku". Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam mengetahui bahwa dia sedang dalam keadaan mabuk. Beliau pun 
berbalik dan meninggalkannya dan kamipun keluar bersama Beliau. 


0 ia AN ڪنان شاب قال‎ Alena ES ALE يز‎ ANE CS 
لاله صل اله‎ aing ga NG asin ANGGE َي‎ Wi 
GA PA A KAA a36 AS IA د‎ 


senja ا‎ ARI aah Ga kaga Ne AN A 


A 


Da II aa 
Para کر چ 22 و اور و‎ Ia. AZ و ر وم‎ p 
SIG AANG Tang GILA اله صل‎ PAGE BG EX sign, S 

IK aha KAL eá PSA تنبا‎ KE ESAR 
SEA 2 É الست کار سینا‎ D | NE : Lisan 3 


Lani 


AA وال همام درو‎ LSN IPK Sat se Penan 


4 


SINI kué aids 3 SAI NA Saat SR Ds PENS يو سام‎ (Tara 
SAH Ga sea KEK pn LI NGANAN AÉ ME 


2862. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab berkata telah mengabarkan kepadaku 'Urwah 
bin Az Zubair bahwa 'Aisyah, Ummul Mu'minin radliallahu 'anha mengabarkan kepadanya 
bahwa Fathimah Alaihimassalam, putri Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam meminta kepada 
Abu Bakr ash-Shiddig setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam agar membagi 
untuknya bagian harta warisan yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam dari 
harta fa'i yang Allah karuniakan kepada Beliau. Abu Bakr katakan; " Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam telah bersabda: "Kami tidak mewariskan dan apa yang kami 
tinggalkan semuanya sebagai shadagah". Maka Fathimah binti Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam marah dan tidak menegur Abu Bakr setelah itu hingga dia wafat. 
Fathimah hidup setelah kepergian Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam selama enam bulan". 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Fathimah pernah meminta Abu Bakr bagian dari harta 
yang ditinggalkan Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam berupa tanah di Khaibar dan di Fadak 
(nama tempat, dekat Madinah) dan shadagah Beliau di Madinah namun Abu Bakr 
mengabaikannya dan berkata: "Aku bukanlah orang yang meninggalkan apapun yang pernah 
dikerjakan Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam melainkan aku akan selalu mengerjakannya. 
Sungguh aku takut menjadi sesat jika meninggalkan apa yang diperintahkan Beliau. Adapun 
shadagah Beliau di Madinah telah diberikan oleh 'Umar kepada 'Ali dan 'Abbas sementara 
tanah di Khaibar dan Fadak telah dipertahankan oleh 'Umar dan mengatakannya bahwa 
keduanya adalah shadagah Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam yang hak-haknya akan 
diberikan kepada yang mengurus dan mendiaminya sedangkan urusannya berada dibawah 
keputusan pemimpin". Abu Bakar berkata: "Dan keadaannya tetap seperti itu hingga hari 
ini". Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhariy; Kata ta'ruu diatas seperti dalam firman Allah QS 
Yunus ayat 54 yang berbunyi I'tarooka diambil sebagai pola "ifta'alta" berasal dari kata 
'Aroutuhu yang ashobtuhu (aku mendapatkannya). Seperti juga pola kata ya'ruuhu dan 
I'tarooniii. 


era EA y NASA اق بن‎ ES 


- - 
K z 8 


و كان مكدو لج Sr‏ ليذ كر امِنْحَدِيثِهِدَلِكَ قَانْطَلَقَتٌ > Peni‏ فشا 


P ma 


AA 


SEA ya APANE II 


AÍ p aJa BE جالش‎ aa دحل عل‎ Nana HL Gina PAN rel قال اجب‎ 
PAPAN م ير‎ aa NG KERAP NANG Ce 


ےم عو سس - 


EA AN pa NE AAS فيم بِرَضَخ‎ > AN D 3 


امأ 


KAE E NAN GAWA أا خاش عند‎ sa MALAH ank 


ae 47 


ko ر‎ $ Ag ركو د‎ SARL ESA s8, < eaaa TA ر و د ا‎ 
Led 5 gak ab JEANS ORIS PIN ASAP SEA 
PE NG USA 5 ESAI PE یر ایس يران قال لكف علو‎ AAA 
kasak EN bea) A GEA Kp KAA LA a PA امي‎ 


TAG F رو لع ار‎ Ziz Nr ر و ر‎ -? ap Aa 4 Pa و‎ 
kasi 1 AA مني اقض‎ kal MAN RA OLS kad NIÉ مِنَمَالِبَنِي التَضِير‎ 


514 هم‎ Tori sik - ره م‎ A 0 TAAT Cs LA AK < Xi > 
DÍ aia a IBI Ge أنشد كم بالل الي بإذنهكقوم‎ EEE S 


LAN 27% TG 3 4 fe م صر‎ 2 TANG لس كر‎ se ا‎ Tg 
Sa sa اله صل الله‎ a ISIS Ban ANIES KA Jo 


< s1 5 م‎ PG E ا‎ e A رد‎ ATB و و ود‎ 
KEW LAI AA KUTAI عم عل عل و عباس‎ JEN قال‎ Mbah) 


رر ANANA‏ ا Kas E ZA ING A‏ 2 سو هه A D AR NG 2 Eh‏ ر 
م قد قال ذلك قالا قد قال ذلك قا “*فان أحدئحب_ع : هذا الام SANA‏ 1 
وَسَلمَ ل ذل لذ Pen‏ إني دنحكم عن gas ola‏ 3 سولە صل 


A 


ASIAN 5 ENG SA ak E EA EA sa 
BEASISWA ka LEAN صل‎ AN) Aa JAN ARE ) قَدِيكٌ‎ 


IM Pj r LA 
امور‎ A Abon GAN? ر‎ Tera NGANG AENG و‎ 2 
مِنَبَاهَذَاالْمَالْفَكَانَرَسُو ل اله صل الله‎ gih هاو به اف يڪم حى‎ yA a ANG lala 
1 A t ےر ور ... و وو‎ Pa > > ر ار وو يي م‎ 54 > 
مَالٍ اللهوفعمل‎ SA BEI BE JUN هذا‎ ag أهإونفقة‎ a ja 

AZA oa PA Asa, Zz 4 P.‏ وري 
رسو ل ae al a a‏ كم باه هل salab‏ ذلك قالو JAGA SN‏ 
LA Z G Z A 27‏ 2 

2 IAR و ےت ر‎ Ah JAG [AG PAS A NG NG. Mor 6 - LN G2 ر‎ 
S MIA AAS Se ELS ÁLS E 5 
WA 
اذ‎ 


36 رس ول اله صل SA Aa pl‏ فَعَمِلَفِييَابِمَاعَمِلَرَسُولاللَوصَلَ KALA‏ 


rd 


Kor 


N 


p‏ هورم + 7 . Pa A - 2 < 7 4 2 wa? 2 9 LA‏ 22 و 
وَسَلَم و KAJE SETAN a AA‏ 
EPAR‏ ر سر 7 ا جا و ر تور T g‏ 


“ 
ra 


ےک 2 )و ا را AS‏ کےا ق ردیر NDC NA?‏ ع ا ر وکر ار .3 
S‏ 5 الله غلم إن ف aa‏ ر اشد AKAL sgu GÊSANG‏ احدة 


A 


a 


2 AA BAKA 7 $ مام‎ e 9 st AIL 70 5 ANGGE pain 


ا aA PA SA Z 207 Z,‏ و كر يمه A‏ ر صر 
TAN anna‏ أته Naya‏ ب اققات آڪما JASA KPAI gan A‏ سَلَْمْكَالَ لانو TEY‏ 


A A 
273 
2 DANG WE 


Pa 7 5 A Pd ANA IA 57 5 5 22 Z ر‎ LD 4 
الله و مِينَاقَهُ‎ ESA ANTA AKA JG WEB YA JAN KAKA YES JAN NYA SIS 


sd kaé an S hadeta AE AN A Jal فیا‎ IS 
2 7 2 ب د ر 2 ر‎ A لي ا‎ Ag ورم‎ 9 
JE LP SA كم‎ AA BLS GA NA SE WS LL a 


- T e 
D - A 


o‏ اذ 


e et Ge. Pa 1-A LA‏ وسور 6 رمم عر رار 3 MA‏ عمو مال 
JG: WG SS Aan‏ 
Z‏ 
ak‏ ع اح MA ar Ran LE ACA CE‏ ون Aa‏ 
mbah, Sean‏ ذلك فو SANA‏ بإذنه تقو م GEA‏ الا رضلا أقضي فيا KEL AS‏ ذلك 


TEN TA PAN LF‏ ب چ ر اہ 

SS Sr 
2863. Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Muhammad Al Farwiy telah bercerita kepada 
kami Malik bin Anas dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus Al Hadatsan, bahwa Muhammad bin 
Jubair menyebutkan kepadaku suatu cerita dari hadits yang disampaikannya maka aku 
berangkat menemui Malik bin Aus lalu aku bertanya kepadanya tentang hadits yang 
dimaksud, maka Malik berkata; "Ketika aku sedang duduk bersama keluargaku di tengah hari 
tiba-tiba datang utusan 'Umar bin Al Khaththab menemuiku lalu berkata; "Penuhilah 
panggilan Amirul Mu'minin". Maka aku pergi bersamanya menemui 'Umar yang ketika itu 
sedang duduk di atas tikar yang tidak dialasi kasur namun bersandar pada bantal terbuat dari 
kulit. Aku memberi salam kepadanya lalu duduk. Maka dia berkata; "Wahai Maal (Malik), 
sesungguhnya telah datang kepada kami para ahli bait dari kaummu dan aku sudah 
memerintahkan untuk memberi mereka pemberian yang sedikit dan tidak bernilai, maka 
terimalah ini dan bagikanlah kepada mereka". Aku berkata; "Wahai Amirul Mu'minin, andai 
engkau perintahkan hal ini kepada selain aku". Dia berkata; "Terimalah, hai laki-laki". Di 
tengah aku sedang duduk bersamanya, datang kepadanya penjaga pintu yang bernama 
Yarfaa lalu berkata; "Apakah kamu membolehkan 'Utsman, 'Abdur Rahman bin 'Auf, Az 
Zubair dan Sa'ad bin Abi Waqash, mereka minta izin masuk". 'Umar menjawab; "Ya". Lalu dia 
mengizinkan mereka masuk. Maka mereka masuk dan memberi salam lalu duduk. Begitu 
juga Yarfaa duduk sebentar lalu berkata; "Apakah kamu juga membolehkan 'Ali dan 'Abbas 
masuk?". 'Umar menjawab; "Ya". Lalu 'Umar mengizinkan keduanya masuk. Keduanya pun 
masuk dan memberi salam lalu duduk. 'Abbas berkata; "Wahai Amirul Mu'minin, 
putuskanlah antara aku dan orang ini". Keduanya sedang bertengkar urusan harta yang Allah 
karuniakan kepada Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam berupa fa'i dari harta Bani an-Nadlir. 
Kelompok orang yang bersama 'Utsman dan para shohabatnya berkata; "Wahai Amirul 
Mu'minin, putuskanlah perkara mereka berdua dan legakanlah salah seorang diantara 
keduanya". 'Umar berkata; "Tenanglah kalian!. Dan aku aku minta kepada kalian, demi Allah 
yang dengan izin-Nya tegak langit dan bumi, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam telah bersabda: "Kami tidak mewariskan, Apa-apa yang kami 
tinggalkan menjadi shadaqah?". Yang Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam maksudkan 
(dengan kata kami) adalah diri Beliau sendiri. Kelompok ('Utsman) berkata; "Ya, Beliau sudah 
bersabda demikian". Maka 'Umar kembali menghadap dan berbicara kepada 'Ali dan 'Abbas; 
"Aku minta kepada kalian berdua, demi Allah, apakah kalian berdua mengetahui bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam telah bersabda seperti itu?". Keduanya menjawab; "Ya, 
Beliau sudah bersabda demikian". 'Umar kemudian berkata; "Untuk itu aku akan berbicara 
kepada kalian tentang masalah ini. Sesungguhnya Allah tekah mengkhusukan Rasul-Nya 
Shallallahu'alaihiwasallam dalam masalah fa'i ini sebagai sesuatu yang tidak Dia berikan 
kepada siapapun selain Beliau Shallallahu'alaihiwasallam". Lalu 'Umar membaca firman Allah 
(QS Al Hasyr ayat 6 yang artinya: ("Dan apa saja yang dikaruniakan Allah berupa fa'i 
(rampasan perang) kepada Rasul-Nya dari (harta benda) mereka...) hingga firman-Nya (dan 
Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu"), ayat ini merupakan kekhususan buat Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam. Demi Allah, tidaklah Beliau mengumpulkannya dengan 
mengabaikan kalian dan juga tidak untuk lebih mementingkan kalian. Sungguh Beliau telah 
memberikannya kepada kalian dan menyebarkannya di tengah-tengah kalian (kaum 


Muslimin) dan hingga sekarang masih ada yang tersisa dari harta tersebut. Dan Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam telah memberi nafkah belanja kepada keluarga Beliau sebagai 
nafkah tahunan mereka dari harta fa'i ini lalu sisanya Beliau ambil dan dijadikannya sebagai 
harta Allah dan Beliau sudah menerapkan semua ini selama hidup Beliau. Aku tanya kepda 
kalian, bukankah kalian sudah mengetahui ini semua?". Mereka menjawab: "Ya. Lalu 'Umar 
berbicara kepada 'Ali dan 'Abbas: "Aku tanya kepada kalian berdua, bukankah kamu berdua 
sudah mengetahui ini semua?". 'Umar melanjutkan: "Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya 
Shallallahu'alaihiwasallam, kemudian Abu Bakr berkata: "Akulah wali Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam. Lalu Abu Bakr menjadi yang memegang kepemimpinan, maka dia 
melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam dan 
apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakr, sungguh Allah mengetahuinya, bahwa aku dalam 
perkara ini berpendapat bahwa dia orang yang jujur, bijak, lurus dan pengikut kebenaran. 
Lalu kalian berdua datang kepadaku dan berbicara kepadaku, sedang ucapan kalian satu dan 
maksud urusan kalian juga satu. Engkau, wahai 'Abbas, datang kepadaku meminta kepadaku 
bagian dari anak saudara kamu. Dan orang ini, yang 'Umar maksud adalah 'Ali, datang 
meminta bagian istrinya dari ayahnya. Aku katakan kepada kalian berdua, sesungguhnya 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam telah bersabda: "Kami tidak mewariskan. Apa-apa yang 
kami tinggalkan menjadi shadagah". Setelah jelas bagiku bahwa aku harus memberikannya 
kepada kalian berdua maka aku akan katakan, jika memang kalian menghendakinya aku akan 
berikan kepada kalian berdua namun wajib kalian berdua ingat janji Allah dan ketentuan-Nya 
bahwa kalian sungguh mengetahui tentang urusan ini apa yang telah Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam lakukan dan apa yang telah Abu Bakr lakukan, dan juga apa yang 
telah aku lakukan sejak aku memegang kekuasaan ini dan jika kalian berdua mengatakan 
berikanlah kepada kami, maka dengan ketentuan seperti itu aku akan berikan kepada kalian 
berdua. Dan aku ingatkan kepada kalian semua, demi Allah, apakah aku berikan kepada 
keduanya dengan ketentuan seperti ini. Kelompok "Utsman berkata, "Ya". Kemudian 'Umar 
menghadap 'Ali dan "Abbas seraya berkata: "Aku ingatkan kalian berdua, demi Allah, apakah 
aku memberikannya kepada kalian berdua berdasarkan ketentuan ini?". Keduanya 
menjawab, "Ya". 'Selanjutnya 'Umar berkata: "Lalu kalian menghampiri aku agar aku 
memutuskan perkara ini dengan ketentuan lain. Sungguh demi Allah yang dengan izin-Nya 
tegaklah langit dan bumi, aku tidak akan pernah memutuskan masalah ini dengan selain 
ketentuan ini. Seandainya kalian berdua tidak sanggup atasnya maka serahkanlah kepadaku 
karena sungguh aku akan mengganti kalian untuk mengurus harta itu." 


Bab: Memberikan seperlima (bagian ghanimah) adalah dari agama 


SS ai re Ié : NAH aaa ENG NGGAE Ng ANA 


rata Ld L م‎ 


Ts A CA AS Os Ce ea - SAMSUNG 4551 JUS SEN 


ANA LA IA‏ تأ ونش NG gak una 2 sea‏ عر 
Bekal a san KA Pe Ta‏ گاةوَصِيَام AKAN‏ 


SG 3EH 5) PABA en AA 


2864. Telah bercerita kepada kami Abu an-Nu'man telah bercerita kepada kami Hammad 
dari Abu Hamzah adl-Dluba'iiy berkata aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 


berkata; Telah datang utusan 'Abdul Oois lalu berkata: "Wahai Rasulullah, dalam kehidupan 
kami ini, antara kami dan Baginda ada orang-orang kafir suku Mudlar, yang kami tidak dapat 
melakukan kontak hubungan bersama Baginda kecuali pada saat bulan-bulan Haram. Maka 
berilah kami suatu perintah yang kami ambil sebagai pegangan, yang dengannya kami 
mengajak orang-orang di belakang kami". Maka Beliau bersabda: "Aku perintahkan kalian 
dengan empat hal dan aku larang kalian dari empat hal pula. (Yang pertama) aku 
perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah dengan bersyahadat laa ilaaha illallah. Beliau 
mengepalkan tangan Beliau, mendirikan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan 
Ramadlan dan agar kalian menerapkan ketentuan seperlima untuk Allah dari harta ghanimah 
yang kalian dapat. Dan aku larang kalian dari duba', hantam, nagir, dan muzaffat"". 


Bab: Nafkah isteri-isteri nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam sepeninggal beliau 


PA pi an 
KAS ور‎ COP KA د وو‎ 


- 2 P 23 Ae sc, At و2‎ 213, 
MASA الرَنَادِعَنَالأَحّ ع نَأ هر ير رضي‎ Aa AE NS 
Je و مثو‎ JUS EE SUN ea 353 Sei سَلَمقاللا‎ JAA رسو ل الله صلی‎ 


A 


LAN 


c 


IL. a 
فهو صدقه‎ 
2865. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'roj dari Abu Hurairah Radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Janganlah warisanku dibagi-bagi sebagai dinar. Apa yang 
aku tinggalkan selain untuk nafkah istri-istriku dan gaji amil zakatku semuanya sebagai 
shadagah". 


ر يم عر كوي و Sa‏ + ور »> ر ماعو A‏ ر ع نيم 7 A F, LÂ‏ عو سر e‏ و رو GA‏ 
2 


روم و 


AT b2 A? 4 ek So او‎ € A WA ا وو‎ ja 21-44 2 
طال‎ AS شعير فير في فا‎ PENIS مني يا كلذو‎ AAA NAN Je 
KAL 

WA .. ف‎ se 


2866. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kami 
Abu Usamah telah bercerita kepada kami Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 
'anhu berkata: "(Ketika) Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam wafat tidak ada sesuatupun di 
rumahku yang dapat dimakan oleh makhlug yang punya nyawa (manusia atau hewan) 
kecuali sedikit gandum yang ada pada Rak makanan milikku, lalu aku memakannya sebagian 
hingga beberapa lama kemudian aku timbang lalu rusak (habis) ". 


WIB ENG و‎ KELAS ES PI SS ESA ai 

BIUS SLS gel AS gas إلا سلا‎ ka gak KAN LE LAN تر ك‎ 
2867. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Sufyan 
berkata telah bercerita kepadaku Abu Ishaq berkata aku mendengar 'Amru binAl Harits 
berkata, "Tidaklah Nabi Shallallahu'alaihiwasallam meninggalkan sesuatu (saat wafat) kecuali 
sebilah pedang Beliau, baghal yang berwarna putih dan sebidang tanah yang Beliau jadikan 
sebagai shadagah". 


Bab: Penjelasan tentang rumah isteri-isteri Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam 


gan 7 


SAI ANGE AA لوقن‎ ika 


2 


kasad No A Dead kantan 


AA ص‎ 


NB ضف بَيْتِي‎ AA ول لو ا‎ AAE 


2868. Telah bercerita kepada kami Hibban bin Musa dan Muhammad keduanya berkata 
telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan 
Yunus dari Az Zuhriy berkata telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 
'Uqbah bin Mas'ud bahwa 'Aisyah radliallahu 'anhu, istri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berkata; "Ketika sakit Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam semakin parah, Beliau meminta izin 
kepada istri-istri Beliau agar dirawat di rumahku, maka Beliau diizinkan". 


IEEE PIN مُلَيَكدَكَالَكَالتعَابِسَدُرَضِيَ‎ i BSE AT SAS 


Ire as او 1 “م ات‎ 
KE SEE يقي ور‎ NG 56 و ف دو بتي و بين محري و حر‎ aa 
Perca sen II KN YAAA PA اللا‎ ha DANGAN PA 


7 
Wg 


DR 


2869. Telah bercerita kepada kami Ibu Abi Maram telah bercerita kepada kami Nafi' aku 
mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata; "Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam wafat di rumahku saat giliran malamku dan Beliau berbaring 
diantara dadaku bagian atas dan bawah sehingga Allah menyatukan antara air ludahku dan 
air ludah Beliau". Dia ('Aisyah radliallahu 'anhu) melanjutkan: "Abdur Rahman masuk 
dengan memegang siwak maka siwak itu dibagi dua oleh Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lalu 
aku ambil dan aku kunyah (untuk melembutkan) kemudian aku gunakan untuk 
membersihkan gigi Beliau dengan siwak tersebut". 


PE AAA مون‎ DA E NIN Sie pkh دكا ميد در عق‎ 
Paya 01 Me ور ا‎ EN JA an TAMA Uap 
po a ESA Lapang, A Dg ami AL an 2 PA 


aa 


206 e senja يما لاون لأنصار عاو‎ A 


3G 


JASA > الله يا رسو لالهو‎ WA EK kn لمعل‎ NG PAT, MANAN 
. > كن 4 ترج‎ MN SN. PA h eT 2124 Panu A 


2870. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin 'Ugair berkata telah bercerita kepadaku Al Laits 
berkata telah bercerita kepadaku 'Abdur Rahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari 'Ali bin 
Husain bahwa Shafiyah, istri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengabarkan kepadanya bahwa 
dia pernah menemui Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam saat Beliau sedang berbaring di 
dalam masjid pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadlan. Setelah itu dia berdiri untuk 
kembali maka Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam ikut pergi bersamanya hingga ketika 
sampai sedikit di luar pintu masjid dan dekat rumah Ummu Salamah, istri Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, ada dua orang laki-laki Kaum Anshar yang lewat lalu keduanya 
memberi salam kepada Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam kemudian bergegas pergi. Maka 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam berkata kepada keduanya: "Sebentar (perempuan ini 
isteriku)!". Kedua orang itu berkata: "Maha suci Allah, wahai Rasulullah". Kedua orang itu 
pun merasa segan terhadap ucapan beliau. Maka kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Sesungguhnya syetan masuk kepsda manusia lewat 
aliran darah dan aku khawatir bila syetan telah membisikkan sesuatu dalam hati kalian 
berdua". 


22 LNG. رور و‎ 2,2732 f 2222 ےو وو ا‎ ANI 23 2 Pap 
5 - 
3G eyt A 55 ZR چو 2 2 م‎ 4 EKA AAA 0211 2 & 222 2745 2 


2 - 2 4 Pa 
AA سك‎ 5 sni maa ر رار اوو‎ 2r او‎ I 
.. .. P .. Poca . ص‎ 
2 القبّلة ب‎ pa يە و سَلم يقضى‎ 
A Mi 2 


2871. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah bercerita kepada kami Anas 
bin 'Iyadl dari 'Ubaidullah dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari Wasi' bin Habban dari 
'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Aku memanjat ke atas rumah Hafshah 
maka aku lihat Nabi Shallallahu'alaihiwasallam sedang membuang hajat dengan 
membelakangi qiblat dan menghadap ke arah negeri Syam". 


2 4| 7722 راا‎ 54 NG 2چ‎ AI ود ا ا‎ MEA 
ھر‎ ERA نضأ الع و‎ AG TAMA کا‎ 
bag لم تخرٌ‎ gami 9 gan) Jas نَرَسول لله صلی الله عَليّهِوَسَلمَْ‎ 


2872. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah bercerita kepada kami Anas 
bin 'Iyadl dari Hisyam dari bapaknya bahwa 'Aisyah radliallahu "anhu berkata, "Rasulullah 


Shallallahu'alaiwasallam pernah melaksanakan shalat 'Ashar sementara matahari 
(cahayanya) belum berlalu dari kamarnya (rumah 'Aisyah radliallahu 'anhu) ". 


a18 GANG ANGAS كل‎ 0 De ی‎ EN AA اماس‎ LA و و‎ Ie KVA OS 
PUNYA Pa rasa ضِي‎ janna z PAS eNi حَدَْنَامُوسَى‎ 


s 
A 


1 A موي‎ A Pena 2A naat 4 7 ر 2ر مو‎ Aap Pp 54 7 
dan Sen ya WG aal هتا‎ NGGAE Nana 335 AG Kas kaa sadé 
2873. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Juwairiyah 
dari Nafi' dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berdiri 
menyampaikan khutbah kepada kami lalu memberi isyarat ke arah tempat tinggal 'Aisyah 
seraya bersabda: "Disana ada fitnah, sebanyak tiga kali, Disanalah tempat munculnya tanduk 
syetan". 


Á PAA‏ ا EN iga bi NA ES ÊNGG A‏ سأ 


A 


As الع و‎ AA aa EA Jean Ija 
Pk ور يو‎ 


57 تسان كاذف ENESE KANAN ey‏ مَك JW engan‏ ل 


SV JASA AAS NGANG Dyah aka UG nam GIS Ia 


2874. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari "Abdullah bin Abu Bakr dari 'Amrah, putri 'Abdur Rahman bahwa 'Aisyah 
radliallahu 'anhu, istri Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengabarkan kepadanya bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam pernah bersamanya (di rumah Aisyah) lalu dia 
mendengar suara manusia meminta izin masuk di rumah Hafshah lalu aku katakan, "Wahai 
Rasulullah, itu ada laki-laki minta izin masuk di rumah baginda!" Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Aku kira dia itu pamannya Hafshah secara susuan. Ingat, 
sepersusuan itu melarang segala hal yang terlarang karena serahim". 


Bab: Penjelasan tentang baju besi dan tongkat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


Ar‏ و 


ee gs SAN AAN SAS á TA LA ra 


É sakasa 


N 


“ 


KE صل‎ AN AA NAN KAS و‎ Ipa yaa a 
وول و‎ NG ما‎ MAA IE 


2875. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy berkata telah 
bercerita kepadaku bapakku dari Tsumamah dari Anas bahwa Abu Bakr radliallahu 'anhu 
ketika diangkat menjadi kholifah, dia mengutus dirinya ke negeri Bahrain dan menulis surat 


untuknya surat ini dan memberi stempel kenabian Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Pada 
stempel tersebut ada tiga tulisan, yaitu tulisan Muhammad, Rasul dan Allah". 


z z? 


(AK: بن‎ Le SAS GAN GL عا‎ ME AN محمد‎ Lan aa 


PA 
Ka EE 


Ne ga an ALE 25553 ISU 4 AAA Sio 


2876. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin 'Abdullah Al Asadiy telah bercerita kepada kami 'Isa bin Thahman berkata, 
'Anas pernah memperlihatkan kepada kami sepasang sandal yang terbuat bukan dari kulit 
yang memiliki tali di ujung depannya (untuk mengikat jari) ". Kemudian setelah itu Tsabit Al 
Bunaniy bercerita kepadaku dari Anas bahwa sandal itu adalah sandal Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam". 


ی ر دو 0 259 l NA‏ ع 23 ده 7 | Na‏ 16355 
TS en, Ale‏ ا و 

2 La on 2 2% 

SEN begal عرو‎ Pong NGE KELAS EA Dosa SEA 
DEA NIA WE Sea AAN Ata ا‎ 40 


GTA 


ALTA Pang Aa an a i2> 2| PA 
KA Ka 


2877. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Wahhab telah bercerita kepada kami Ayyub dari Humaid bin Hilal dari Abu Burdah berkata: " 
'Aisyah radliallahu 'anhu mengeluarkan (memperlihatkan) kepada kami sepotong baju yang 
sudah lusuh lalu berkata; "Saat mengenakan baju inilah nyawa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam dicabut". Dan Sulaiman menambahkan dari Humaid dari Abu 
Burdah berkata: " 'Aisyah radliallahu 'anhu mengeluarkan (memperlihatkan) kepada kami 
selembar kain selimut yang tebal yang dibuat di negeri Yaman dan sepotong baju". Dari 
sinilah kami menyebutnya sebagai baju muballadah (yang sudah lusuh) " 


PA 
AS ور‎ 


Ta‏ لشو arek sad pa‏ ك 


gih 


< Pa ea PE Aa Oral yura 


A 


2878. Telah bercerita kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari 'Ashim dari Ibnu Sirin dari 
Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; "Gelas milik Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pecah 
lalu Beliau mengumpulkan dan mengikatnya dengan Rantai terbuat dari perak". 'Ashim 
berkata; "Aku melihat gelas tersebut lalu kupergunakan untuk minum". 


E BEE ba AAA Handa Mann SS 


eh e 79 SA ع‎ w ANA » 2. a ا‎ 
حينقرموا‎ Ka BA RAGACS Sa Biang SANG محمد بن عَم و بن خلحا‎ 


-r 
MAU Ah ay 35 1ه ارد و‎ 2 S A2 ن‎ 2 A رر‎ A 27 E A + a 20 
wg Pai 
ےر م‎ 


A شرن اة کلت کمک اراک ا ل اللّهمَ‎ ing 


- P 


Kn #5 Waa ل ا‎ AF KAA RA AE 


EA ISI PAN San 2 MEA NA AN 5 
رر 4ے‎ AA 24 Pd 22 و ر ر ارو م‎ AAA اه‎ 2, 4 
z Agiis LA 9 da gs ə ak ska pin JENG ف‎ PENA - 


SEA SIB Ane So PE د گر هر امن بني‎ id 


IM 


2 P AA. A A 2 Ag ره‎ 
pangan sits ÁN 5) JAN II AI KANYA 
BAH JAS EA eka gak EN Je 
2879. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Muhammad Al Jarmiy telah bercerita kepada 
kami Ya'gub bin Ibrahim telah bercerita kepada kami bapakku bahwa Al Walid bin Katsir 
bercerita kepadanya dari Muhammad bin 'Amru bin Halhalah ad-Du'aliy bercerita kepadanya 
bahwa Ibnu Syihab bercerita kepadanya bahwa 'Ali bin Husain bercerita kepadanya bahwa 
mereka ketika tiba di Madinah dari bertemu dengan Yazib bin Mu'awiyah di masa 
terbunuhnya Husain bin "Ali Rahmatullah 'alaihi, dia (Ali bin Husain) ditemui oleh Al Miswar 
bin Makhramah lalu dia (Al Miswar) berkata kepadanya' "Apakah kamu ada keperluan 
dengan suatu perintah untukku?". Maka aku katakan kepadanya: "Tidak". Lalu dia berkata 
lagi kepadanya: "Apakah kamu termasuk orang yang diberi pedang Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam?. Karena aku khawatir bila mereka dapat mengambilnya dari kamu. 
Demi Allah, seandainya kamu menyerahkannya kepadaku, aku tidak akan pernah 
memberikannya kepada mereka untuk selama-lamanya hingga aku terbunuh, dan 
sesungguhnya 'Ali bin Abu Thalib pernah meminang anak perempuan Abu Jahal (untuk 
dijadikan istri) disamping Fathimah 'alaihi salam, lalu kudengar Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam memberikan khuthbah kepada manusia tentang masalah itu di atas 
mimbar ini sedang aku saat itu sudah baligh, Beliau bersabda: "Sesungguhnya Fathimah 
adalah bagian dariku dan aku sangat khawatir dia terfitnah dalam agamanya". Kemudian 
Beliau menyebutkan kerabat Beliau dari Bani 'Abdu Syamsi seraya menyanjungnya dalam 
hubungan kekerabatannya yang baik kepada Beliau. Beliau melanjutkan: "Dia berbicara 
kepadaku lalu membenarkan aku serta berjanji kepadaku dan dia menunaikan janjinya 
kepadaku. Sungguh aku bukanlah orang yang mengharamkan suatu yang halal dan bukan 
pula menghalalkan apa yang haram akan tetapi, demi Allah, tidak akan bersatu putri 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam dengan putri musuh Allah selamanya". 


24 


Mani‏ 2 2 و م Ag‏ 27 وام اكع سم ص .يئام GA‏ و 
JÊNG SIREAN KA a : KATA SS Nam A PAK ANA‏ 
Jis KELAK S3, ING aa BELI Gae arad‏ 


Was Ta REA Pn Kar AS PE KA 
حدكتا‎ AA TA LN AN Pa NG A ANE AAA Aa: GEA tiga 


ta KETAN EE PM RAL TEA pa‏ اكك 


BIAN gala padi “عليه‎ AJA Hasi Ke laa 


2880. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Muhammad bin Suwgah dari Mundzir dari Ibnu Al Hanafiyyah berkata, 'Seandainya 'Ali 
radliallahu 'anhu mengingat 'Utsman radliallahu 'anhu, maka ia teringat tentangnya saat 
orang-orang datang kepadanya mengadukan perilaku para 'amil (petugas zakat) 'Utsman. 
Maka 'Ali berkata kepadaku, "Pergilah kamu menemui "Utsman dan kabarkan kepadanya 
bahwa itu adalah shadagah Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam dan perintahkanlah para 
'amilmu untuk melaksanakan sesuai ketentuannya". Maka aku menemui 'Utsman dengan 


membawa pesan 'Ali tersebut. 'Utsman berkata: "Singkirkanlah sedekah itu dari kami". 
Kemudian kutemui 'Ali dengan membawa sedekah yang seharusnya untuk 'Utsman, lalu 
kukabarkan kejadiannya, maka dia berkata: "Biarkanlah zakat itu sebagaimana ditempat 
kamu mengambilnya". Al Humaidiy berkata, telah bercerita kepada kami Sufyan telah 
bercerita kepada kami Muhammad bin Suwgah berkata aku mendengar Mundzir Ats-Tsauriy 
dari Ibnu Al Hanafiyyah berkata, " Bapakku mengutusku dan berkata: peganglah surat ini dan 
bawa kepada 'Utsman karena didalamnya ada ketentuan perintah Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam tentang masalah shadagah (zakat) ". 


Bab: Dalil bahwa seperlima adalah untuk hal-hal penting pada masa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


LA 


ادل NE‏ افد قال خرن الح ڪھ قال سيعت NN‏ أي َي ea‏ 


T2 Aa‏ و ر ص .12 - ر رر 54 م ري 
DE AE‏ اذ Se ALE‏ تطح لها giel sake eá tsi‏ 
سبي aa‏ افقَهُقَذَكْرَتَلِعَايِسَدفَجَاءَ PAR‏ يَهِوَسَلَم OS‏ 


ea 


NA ata Ss SEE ANGAS Ga aa AU 
ALA 


Z 2 ر‎ Tag P 4 A E d 2 
Te MAHA DAUPAKE AA EGE: حير م‎ EK NE صَدَرِي‎ 


MK PENANG en ep وَاحمَدَاكَكَاَاوَ‎ 


2881. Telah bercerita kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah berkata telah mengabarkan kepadaku Al Hakam berkata aku mendengar Ibnu Abi 
Laila telah bercerita kepada kami 'Ali bahwa Fathimah 'alaihas salam pernah mengeluh 
tentang apa yang dialaminya karena menumbuk dan menggiling tepung. Kemudian ia 
mendapat berita bahwa Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam mendapatkan tawanan, maka ia 
datangi Beliau sekaligus ia minta seorang pembantu namun Beliau tidak setuju. Kemudian 
Fathimah menceritakan perkaranya kepada "Aisyah. Ketika Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam datang, 'Aisyah menceritakannya kepada Beliau. Maka Beliau 
mendatangi kami berdua saat kami sudah masuk ke tempat tidur kami untuk beristirahat 
lalu Beliau berkata: "Tetaplah kalian disitu". Hingga aku mendapatkan kedua kaki Beliau yang 
dingin di dekat dadaku. Beliau bersabda: "Maukah kalian berdua aku tunjukkan sesuatu yang 
lebih baik dari apa yang kalian berdua pinta, yaitu jika kalian sudah berada di tempat tidur 
kalian, bacalah takbir (Allahu Akbar) tiga puluh empat kali, hamdalah (alhamdulillah) tiga 
puluh tiga kali dan tasbih (subhaanallah) tiga puluh tiga kali karena sesungguhnya bacaan- 
bacaan ini lebih baik dari apa yang kalian berdua memintanya". 


Bab: Firman Allah "Maka sesungguhnya adalah seperlima (khumus) untu Allah, 
rasul..." 


Ai an KAA PNS‏ اسَالم د PMN IN‏ بن 
عجوي MANA ASN LB‏ شلد تار PENAK‏ 


SE .‏ ف 


02 


sa paka ga Par AIA Bean 
#4247 KON ور ال‎ E ENG ل‎ 2 NG سرو‎ a e وا‎ 
BELLA GE ASN ابانهي و‎ ESL 15-0 ليما‎ 


JEES EAA 5 KE ف م يڪم قال‎ ABE La Ona بتڪم و قال‎ am 
ASEP ge kaa pak NGABA NEH BAS جاب‎ A PAM 


AA 


2882. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Sulaiman dan Manshur dan Qatadah mereka mendengar Salim bin Abi Al Ja'di dari Jabir bin 
'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata, "Seorang dari kami Kaum Anshar dikaruniakan anak 
lalu dia hendak memberi nama dengan Muhammad". Syu'bah berkata dalam hadits riwayat 
Manshur; 'Bahwa ada seorang Anshar berkata: "Aku bawa anak itu dengan kugendong diatas 
tengkukku untuk kutemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam". Dan dalam hadits Sulaiman: 
"Seseorang dikaruniakan anak lalu dia hendak memberi nama dengan Muhammad". Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Berikanlah nama dengan namaku tapi jangan dengan 
panggilanku sebab aku dinamakan sebagai Oasim karena aku adalah yang membagi-bagi di 
antara kalian". Dan berkata Hushain: "Aku diutus sebagai Qasim yaitu yang membagi- 
bagikan di antara kalian". Berkata 'Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari 
Qatadah berkata aku mendengar Salim dari Jabir; "Ada seseorang yang berkehendak 
menamakan anaknya dengan Al Oasim maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Berilah nama dengan namku tapi jangan memberi julukan dengan julukan aku". 


م A AG‏ ےچ ? د 2 و و 0 وو 2 وم و 57 0 
SIS‏ محمد يو سف حَدتْنَاسْفْيَانُعَنَ Ban oem e Sa‏ 


Den aa pa a ANE Ea Ja BASIS GAS 


Pd 


pena 


AI IA AS NGABA eta‏ لاله ول ا 
La AEA SRA ATA MAAN PLAN IBL AAS‏ 
LANG SI SNG‏ 


2883. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Salim bin Abi Al Ja'di dari Jabir bin 'Abdullah Al Anshariy berkata; "Ada 
seorang dari kami dikaruniai anak, lalu dia berkehendak memberi nama dengan Al Oasim, 
maka orang-orang Anshar berkata, "Kami tidak akan memanggil kamu dengan julukan Abu Al 
Oasim dan tidak akan memuliakan kamu dengan itu sekejappun". Kemudian orang itu 
menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku dikaruniai 
seorang anak kemudian aku memberinya nama Al Qasim namun oang-orang Anshar berkata: 
"Kami tidak akan memanggil kamu dengan julukan Abu Al Oasim dan tidak akan memuliakan 
kamu dengan itu sekejappun". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Apa yang 
dilakukan kaum Anshar benar. Berilah nama dengan namaku tapi jangan memberi julukan 
dengan julukan aku karena aku adalah Qasim (orang yang membagi-bagi) ". 


E اله عن‎ KS AH E 


PSA التِينْوَ‎ gran AE AS naa Siaga ga Al LI ARE A PAREA 


MV,‏ اکال MEA‏ ينغ LA‏ سه 


2884. Telah bercerita kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah dari Yunus dari Az Zuhriy dari Humaid bin 'Abdur Rahman bahwa dia mendengar 
Mu'awiyah berkata: Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Siapa yang Allah 
kehendaki baik pada dirinya maka Allah akan pahamkan orang itu dalam urusan agama. 
Allah adalah Yang Maha Pemberi sedangkan aku Al Oasim (yang membagi-bagi) dan akan 
senantiasa ummat ini menang atas orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang 
urusan Allah, sedang mereka berjaya (dengan kemenangan". 


Gs. 


G1 


PNS PE AE د‎ EN SAS EBS EEA AA 

و ور و ر 21234 ےر كر ےار و و3 52 26 Ci AG‏ 57 
اللَمَعَنْه LAS NA Med jaga ISAT yaa j0‏ 
E‏ ع 

Sya 


2885. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan telah bercerita kepada kami Fulaih 
telah bercerita kepada kami Hilal dari 'Abdur Rahman bin Abi 'AMrah dari Abu Hurairah 
Radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Aku tidak memberi 
kalian dan juga tidak menghalangi (pemberian) kepada kalian. Sesungguhnya aku hanyalah 
yang membagi-bagi sesuai apa yang diperintahkan kepadaku". 


دتا عبد الله هټن يز يد Ida SA‏ ب قال KANG AE ea ANA SA‏ 


Na يَقُولُإنَ‎ sa SANGA NGA? AE sang “Puing PAER 
VAÍ w 2 دي‎ 


يوضوف مال اله ms‏ حي a ENA‏ م 


2886. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah bercerita kepada kami telah 
bercerita kepada kami Sa'id bin Abi Ayyub berkata telah bercerita kepadaku Abu Al Aswad 
dari Ibnu Abi 'Ayyasy, yang namanya Nu'man dari Khaulah Al Anshariyyah radliallahu 'anhu 
berkata; "Aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya ada 
orang-orang yang mendistribusikan harta Allah dengan jalan yang tidak benar, maka bagi 
mereka neraka pada hari qiyamat". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Ghanimah telah dihalalkan untuk 
kalian..." 


Tu 3 2 ۶۶ ر یہ ور‎ 80 KO IS ANGGE م‎ 
beda رضي اله‎ BIN AE ea حدنتا‎ IE مسد د حدنتا‎ Bas 
م 2م 57 و. م ام‎ Pd 2 3? 7 BA Kg Mn EN AN mb 21-34 
iaae EN AN Aa B3 gina JANG a الله“‎ 


2887. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Khalid telah 
bercerita kepada kami Hushain dari 'Amir dari 'Urwah Al Barigiy Radliallahu "anhu dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada seekor kuda terikat pada ubun-ubunya kebaikan 
berupa pahala dan ghanimah sampai hari giyamat"'. 


وم 9و 
أن 


Be ENG NING Sea TAI A‏ 3 ا 


Ate 


PARA PAS يَهِوَسَلَمَكَالَإِدَاهَلَكَ كسَرَى قلا‎ KE II 
AN Jasa BU PS بيدِو لفق‎ ad و‎ 


2888. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'roj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika Kisra (Raja Persia) binasa maka tidak 
akan ada lagi Kisra lain sesudahnya dan jika Oaishar (Raja Romawi) binasa maka tidak akan 
ada lagi Oaishar lain sesudahnya. Dan demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
kalian akan mengambil perbendaharaan kekayaan keduanya (sebagai ghanimah) di jalan 
Allah". 


AIA 2 E AG él RAE S Was Wis 


AT 


AS MANG) ka sahé‏ ی فلا SA PS HA GADUNG GAN AS‏ بيده 
Ajang KA JS GA‏ 


2889. Telah bercerita kepada kami Ishag dia mendengar Jarir dari 'Abdul Malik dari Jabir bin 
Samrah Radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Jika Kisra 
(Raja Persia) binasa maka tidak akan ada lagi Kisra lain sesudahnya dan jika Oaishar (Raja 
Romawi) binasa maka tidak akan ada lagi Oaishar lain sesudahnya. Dan demi Dzat yang 
jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh kalian akan mengambil perbendaharaan kekayaan 
keduanya (sebagai ghanimah) di jalan Allah". 


AE Ea دكا جاب ر بُ‎ ME AS و‎ NGA EA 
An Ls وو‎ LI NI SETELAN 


2890. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan telah bercerita kepada kami 
Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar telah bercerita kepada kami Yazid Al Fagir 
telah bercerita kepada kami Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata, Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Dihalalkan untukku ghanimah (harta Rampasan perang) 


LA 
£ 


A و 24 و و‎ NA 
JAAN أي شرف روي‎ ig ANGEN مالعا‎ LA 
سَبِووَكصَدِييُ‎ UAN PMI کیہ وسم قال ککفر‎ JA 


PA 
دي‎ 


7 2 و دم‎ A 2 
Pe ARGAN Hg 
- م سسا‎ 


Men PSA AA 333‏ أَوْغَدِيمَةٍ 
Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari Abu‏ .2891 
Az Zanad dari Al A'roj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah‏ 
Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Allah menjamin bagi siapa yang berjihad di jalan-Nya,‏ 
tak ada niyat bagi orang itu untuk berangkat selain untuk berjihad di jalan-Nya dan‏ 
membenarkan kalimat-Nya, agar untuk memasukkannya ke dalam surga atau Allah‏ 
mengembalikannya ke tempat tinggalnya yang ia tinggalkan dengan membawa pulang‏ 


pahala atau ghanimah". 


35 >. a DAS پس‎ 2 GZ و وو ا و‎ 3 Ga 
اله‎ iag عن همام مبَوِعَنَ‎ ARE UNAS IN PSA S3 
4 


pd A A AA مرا‎ 362 Pd AG 4 2 4 
Aa Jan; a Yaa AN GN E يِوَسَلَّم‎ AWAN قال ر ولا‎ IBL 


(aa Ind Da 0 Da و‎ 
GAN Sp F3 1336 33 PANAI AAN PPN AK 


IBAS AAN AAA NGANG ير‎ ag SA 


z 


Aj 2 
8 


a Agra Sana Aap Tn me‏ ا 


A 


8, Da KA و‎ 1 Ka at AI tz 
2 ke LA AA? 2 رم‎ 


55 Feat قت ند‎ E PANATA فلز‎ 
AG ومن الدّهَبِقَوَصَعُوَهَاقَجَاءَتَ النَارُ‎ Aoa Soi ASI Pa 
WE AE RS oU 


2892. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah bercerita kepada kami 
Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah Radliallahu 
'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam bersabda: "Ada seorang Nabi diantara 
para Nabi yang berperang lalu berkata kepada kaumnya: "Janganlah mengikuti aku 
seseorang yang baru saja menikahi wanita sedangkan dia hendak menyetubuhinya karena 
dia belum lagi menyetubuhinya (sejak malam pertama), dan jangan pula seseorang yang 
membangun rumah-rumah sedang dia belum memasang atap-atapnya, dan jangan pula 
seseorang yang membeli seekor kambing atau seekor unta yang bunting sedang dia 
menanti-nanti hewan itu beranak". Maka Nabi tersebut berperang dan ketika sudah hampir 
mendekati suatu kampung datang waktu shalat 'Ashar atau sekitar waktu itu lalu Nabi itu 
berkata kepada matahari: "Kamu adalah hamba yang diperintah begitu juga aku hamba yang 
diperintah. Ya Allah tahanlah matahari ini untuk kami. Maka matahari itu tertahan (berhenti 
beredar) hingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Kemudian Nabi 
tersebut mengumpulkan ghanimah lalu tak lama kemudian datanglah api untuk memakan 
(menghanguskannya) namun api itu tidak dapat memakannya. Maka Nabi tersebut berkata, 


N 


n0 


"Sungguh diantara kalian ada yang berkhiyanat (mencuri ghanimah) untuk itu hendaklah dari 
setiap suku ada seorang yang berbai'at kepadaku. Maka ada tangan seorang laki-laki yang 
melekat (berjabatan tangan) dengan tangan Nabi tersebut lalu Nabi tersebut berkata, 
"Dikalangan sukumu ada orang yang mencuri ghanimah maka hendaklah suku kamu 
berbai'at kepadaku. Maka tangan dua atau tiga orang laki-laki suku itu berjabatan tangan 
dengan tangan Nabi tersebut lalu Nabi tersebut berkata, "Di kalangan sukumu ada orang 
yang mencuri ghanimah". Maka mereka datang dengan membawa emas sebesar kepala sapi 
lalu meletakkannya' Kemudian datanglah api lalu menghanguskannya. Kemudian Allah 
menghalalkan ghanimah untuk kita karena Allah melihat kelemahan dan ketidak mampuan 
kita sehingga Dia menghalalkannya untuk kita". 


Bab: Ghanimah itu untuk orang yang mengikuti peperangan 


ع و دس 


2 0 4 Z ., 1 56 2,272 2 2 A = ? Ac 70 
P 0 Pd 4 4 7 p 2 2 2 0 P ےت‎ 5 a 5. ak BA 
KE LAN Je GA ASUS آهلها‎ en GAS AG SES Lanal ولا آ خر‎ 


2893. Telah bercerita kepada kami Shadagah telah mengabarkan kepada kami 'Abdur 
Rahman dari Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata, 'Umar bin radliallahu 'anhu 
berkata, "Kalaulah tidak (memikirkan) Kaum Muslimin yang lain tentulah aku sudah 
membagi-bagikan setiap wilayah yang aku  taklukan sebagaimana Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam telah membagi-bagikan tanah Khoibar". 


Bab: Jika seseorang berperang untuk mendapatkan ghanimah, apakah pahalanya 
berkurang 


LA LA A 


KANGGE NG NA LAKI 275 گور‎ 259 9724 259 Ng, و دو‎ E 


9 


0 Pd A 77 


E را‎ A 04 - ور ورج سج هه‎ Si 
Saja جل‎ pis اللَمُعَلَيهِوَ‎ AN ANISA e PS موس‎ 


4 


HB 6 SATA NGA م كانه مى نيبيل‎ Kai 


4 . A 
نهو فى سَبيل الله‎ 
فهو في سبيل الله‎ 


2894. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 'Amru berkata aku mendengar Abu Wa'il 
berkata telah bercerita kepadaku Abu Musa Al Asy'ariy radliallahu 'anhu berkata, "Ada 
seorang Arab Baduy berkata kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: " Ada seseorang 
berperang untuk mendapatkan ghanimah, seseorang yang lain agar menjadi terkenal dan 
seseorang yang lain lagi untuk dilihat kedudukannya, manakah yang disebut fii sabilillah?". 
Maka Beliau bersabda: "Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah dialah yang 
disebut fii sabilillah". 


Bab: Bagian imam adalah apa yang diberikan kepadanya, dan menyimpan untuk 
orang-orang yang tidak ikut 


LA 


Gb 
E EN AM Pe Ng Kang Jahe Para 
kas JANGAN EA a ah ل‎ Suska pa A 
LIL) gena GG I ain yap APEK ajaa 
HAL PA TAN ANA e JAS II 
Pata A Fay ESA AL wk 5 3 
Se TAL ea ah 


ر ابر ا 2 57 ده ارو LA‏ 0 0 { 5 
لخدام بن AANE NPG‏ ”5 ديعن ES‏ و Ia‏ 


“s ص‎ 


2895. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah bercerita kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayub dari 'Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam dihadiahi beberapa potong baju terbuat dari sutera yang 
berkancing emas lalu Beliau membagi-bagikannya kepada orang-orang dari shahabat Beliau 
dan menyisakan satu potong untuk Makhramah bin Naufal. Maka dia datang bersama 
anaknya, Al Miswar bin Makhramah lalu berdiri di depan pintu seraya berkata, "Panggilkan 
Beliau untukku" Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mendengar suaranya lalu Beliau mengambil 
baju yang tersisa, dan beliau berikan kepadanya seraya memperlihatkan kebagusan baju 
tersebut serta berkata: "Wahai, Abu Al Miswar, sengaja aku sisakan untukmu, wahai, Abu Al 
Miswar, sengaja aku sisakan untukmu". Abu Al Miswar memang tabi'at suaranya keras. Dan 
Ibnu 'Ulayyah meriwayatkan dari Ayyub. Dan berkata Hatim bin Wardan telah bercerita 
kepada kami Ayub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah, "Kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam didatangkan beberapa potong baju". Hadits ini diikuti pula oleh Al 
Laits dari Ibnu Abi Mulaikah. 


Bab: Bagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam membagi untuk guraidlah 
dan nadlir? 


Dasa KEM po ML PA Eks DWA PE Pai tg ga AE KANG 
NGALANG EA) PA التق فر‎ Senen GA صل‎ ga Jasa Ja IS 
kê 


2896. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Abu Al Aswad telah bercerita kepada kami 
Mu'tamir dari bapaknya berkata aku mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; 


Ada seseorang yang meminta disegerakan bagian kebun kurma. Ketika suku Ouraizhah dan 
an-Nadlir dapat ditaklukan, orang itu mengembalikan kepada mereka (kaum Anshar). 


Bab: Keberkahan harta orang-orang yang ikut berperang bersama nabi Shallallahu 
'alaihi wa Sallam saat masih hidup dan setelah meninggalnya 


PIA PM ES ين عرو‎ AAA NENG pa AN SIGN Sis 


ND PA ET An Rc ISA Ae Ne ME يَوْمَالْجَمَا‎ AN N 


“No AA و‎ 0.2. DA 2. w داع اس و‎ NORIS SA An R 7 A 0 -Â an 
Te AAN AAA KUA Ji MAA YAN le 
MAAN Sada na Su Sui 


BASA 2, 


Z an 3 eS Sada, aa Kam 


CI SLB SUNNAH ATI 0 ان‎ Bh SEN sana 


s3 se yaa ENE Lab akad ga TEAR ALAN i JAIL 


aNG وَلَمْيَدَءٌَدِينَارَاوَلَادرَهَماإلَاآرَ‎ BEN EN GA 
KING ار ا بِمِصَرَقَالَوَإِنَّمَا‎ 54 LIL کارا‎ AI aLi EL AN, 


NGA SIN ANG ARUN AL EE ETE 


ar SES NAN Aha SISA susila‏ لَه 
KONTAN KE EL ats jais Sila jala sale‏ بث ماعَكيّه 


He ا فاق‎ PA PAS ماد کي آي َال اهي‎ ssai ii TE 
kedas أ لطم‎ MA S آلف قال‎ IS من الدَيْنِة‎ ES 


Z 
ra LA 44 
| 


Kanan a لَفِكَالَمَاأرَا كم تُطِيقُو نَم‎ AU Usa ANENG YAA 
ا ع کک‎ a Nanas as NG اش‎ UI 3363! san 
ITALI Tak: مالا‎ sisa KONG a JS AAU 
WAN a it éii 0 besi 
o ده‎ TT 


27 75 24 و 222 و LX‏ ود 4 7 هه 
عمو بنع saa TEBAK 3 AS 3 SANS‏ 45 


18 2 - 2 kazaz â , 2 اد م‎ .. 
تَصِيبَّهُمِنَ‎ PASI SAE :ألفقا وبا‎ Ala 3 sena aa SA 


FIGs افم‎ N aa AG BUAS yA 
ARE AKA كَانَلُعَلَ‎ AN eno سو‎ sa GAN Ki ena للا‎ 5 
KE BANA E سین سم جیه‎ LA yan gada يتاي‎ a) an 


LA LA LA Zo au 
HI IA LA kos ISL AG AS ES 

2897. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Ibrahim berkata, aku bertanya kepada Abu 
Usamah; "Apakah Hisyam bin 'Urwah bercerita kepada kalian dari bapaknya dari 'Abdullah 
bin Az Zubair, maka dia berkata: "Ketika Az Zubair terlibat dalam perang Unta, dia 
memanggilku, maka aku berdiri di sampingnya. Dia berkata: "Wahai anakku, ketahuilah 
bahwa tidaklah ada yang terbunuh pada hari ini melainkan dia orang zhalim atau orang yang 
terzhalimi. Dan sungguh aku tidak melihat diriku akan terbunuh hari ini melainkan sebagai 
orang yang terzhalimi dan sungguh perkara yang paling menggelisahkanku adalah hutang 
yang ada padaku, apakah kamu memandang dari hutang itu masih akan ada yang 
menyisakan harta untuk kita?". Dia melanjutkan: "Wahai anakku, untuk itu juallah harta kita 
lalu lunasilah hutangku". Az Zubair berwasiat dengan sepertiga hartanya, dan sepertiga 
untuk anak-anaknya, yaitu Bani 'Abdullah bin Az Zubair. Dia berkata lagi: "Sepertiga dari 
sepertiga. Jika ada lebih dari harta kita setelah pelunasan hutang maka sepertiganya untuk 
anakmu". Hisyam berkata, Dan sebagian dari anak-anak 'Abdullah sepadan usianya dengan 
sebagian anak-anak Az Zubair yaitu Khubaib dan 'Abbad. Saat itu Az Zubair mempunyai 
sembilan anak laki-laki dan sembilan anak perempuan". 'Abdullah berkata: Dia (Az Zubair) 
telah berwasiat kepadaku tentang hutang-hutangnya dan berkata: "Wahai anakku, jika kamu 
tidak mampu untuk membayar hutangku maka mintalah bantuan kepada majikanku". 
'Abdullah berkata: "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang dia maksud hingga aku bertanya, 
wahai bapakku, siapakan majikan bapak?". Dia berkata: "Allah". 'Abdullah berkata: "Demi 
Allah aku tidak menemukan sedikitpun kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah aku 
berdo'a; "YA MAULA ZUBAIR, IODHI 'ANHU DAINAHU" Wahai Tuannya Az Zubair, lunasilah 
hutangnya". Maka Allah melunasinya. (Selanjutnya 'Abdullah menuturkan): "Kemudian Az 
Zubair radliallahu "anhu terbunuh dan tidak meninggalkan satu dinar pun juga dirham kecuali 
dua bidang tanah yang salah satunya berupa hutan serta sebelas rumah di Madinah, dua 
rumah di Bashrah, satu rumah di Kufah dan satu rumah lagi di Mesir. 'Abdullah berkata: 
"Hutang yang menjadi tanggungannya terjadi ketika ada seseorang yang datang kepadanya 
dengan membawa harta untuk dititipkan dan dijaganya, Az Zubair berkata: "Jangan, tapi 
jadikanlah sebagai pinjamanku (yang nanti akan aku bayar) karena aku khawatir akan hilang 
sedangkan aku tidak memiliki kekuasaan sedikitpun dan tidak juga sebagai pemungut hasil 
bumi (upeti) atau sesuatu kekuasaan lainnya melainkan selalu ikut berperang bersama Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, Abu Bakr, 'Umar atau 'Utsman radliallahu 'anhum. 'Abdullah bin 


Az Zubair berkata: "Kemudian aku menghitung hutang yang ditanggungnya dan ternyata aku 
dapatkan sebanyak dua juta dua Ratus dua puluh ribu". 'Urwah berkata: "Hakim bin Hizam 
menemui 'Abdullah bin Az Zubair seraya berkata: "Wahai anak saudaraku, berapa banyak 
hutang saudaraku?". 'Abdullah merahasiakannya dan berkata, 'Dua Ratus ribu". Maka Hakim 
berkata: "Demi Allah, aku mengira harta kalian tidak akan cukup untuk melunasi hutang- 
hutang ini". Maka 'Abdullah berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu seandainya harta 
yang ada dua juta dua Ratus ribu?". Hakim berkata: "Aku mengira kalian tetap tidak akan 
sanggup melunasinya. Seandainya kalian tidak mampu mintalah bantuan kepadaku". 'Urwah 
berkata; "Dahulu Az Zubair membeli hutan itu seratus tujuh puluh ribu lalu 'Abdullah 
menjualnya dengan harga satu juta enam Ratus ribu kemudian dia berdiri dan berkata, "Bagi 
siapa saja yang mempunyai hak (piutang) atas Az Zubair hendaklah dia menagih haknya 
kepada kami dari hutan ini". Maka 'Abdullah bin Ja'far datang kepadanya karena Az Zubair 
berhutang kepadanya sebanyak empat Ratus ribu seraya berkata kepada 'Abdullah: "Kalau 
kalian mau, hutang itu aku bebasakan untuk kalian". "Abdullah berkata: "Tidak". 'Abdullah 
bin Ja'far berkata lagi: "Atau kalau kalian mau kalian boleh lunasi di akhir saja (tunda) ". 
'Abdullah berkata: "Tidak". 'Abdullah bin Ja'far berkata lagi; 'Kalau begitu, ukurlah bagian 
hakku". 'Abdullah berkata: "Hak kamu dari batas sini sampai sana". (Urwah) berkata: "Maka 
'Abdullah menjual sebagian dari tanah hutan itu sehingga dapat melunasi hutang tersebut 
dan masih tersisa empat setengah bagian lalu dia menemui Mu'awiyah yang saat itu 
bersamanya ada 'Amru bin "Utsman, Al Mundzir bin Az Zubair dan Ibnu Zam'ah. Mu'awiyah 
bertanya kepadanya: "Berapakah nilai hutan itu? '. "Abdullah menjawab: 'Setiap bagian 
bernilai seratus ribu". Mu'awiyah bertanya lagi: "Sisanya masih berapa?". 'Abdullah berkata: 
"Empat setengah bagian". Al Mundzir bin Az Zubair berkata, "Aku mengambil bagianku 
senilai seratus ribu". 'Amru bin 'Utsman berkata: "Aku mengambil bagianku senilai seratus 
ribu". Dan berkata Ibnu 'Zam'ah: "Aku juga mengambil bagianku seratus ribu". Maka 
Mu'awiyah berkata: "Jadi berapa sisanya?". 'Abdullah berkata: "Satu setengah bagian". 
Mu'awiyah berkata: "Aku mengambilnya dengan membayar seratus lima puluh ribu". "Urwah 
berkata: "Maka 'Abdullah bin Ja'far menjual bagiannya kepada Mu'awiyah dengan harga 
enam Ratus ribu". Setelah ('Abdullah) Ibnu Az Zubair menyelesaikan pelunasan hutang 
bapaknya, anak-anak Az Zubair (yang lain) berkata: "Bagilah hak warisan kami". 'Abdullah 
berkata: "Demi Allah, aku tidak akan membagikannya kepada kalian sebelum aku umumkan 
pada musim-musim hajji selama empat musim yaitu siapa yang mempunyai hak (piutang) 
atas Az Zubair hendaklah menemui kami agar kami melunasinya". 'Urwah berkata, 
"Demikianlah 'Abdullah mengumumkan pada setiap musim hajji. Setelah berlalu empat 
musim dia membagikannya kepada mereka (anak-anak Az Zubair) ". 'Urwah berkata, Adalah 
Az Zubair meninggalkan empat orang istri, maka 'Abdullah menyisihkan sepertiga harta 
bapaknya sebagai wasiat bapaknya sehingga setiap istri Az Zubair mendapatkan satu juta 
dua Ratus ribu sedangkan harta keseluruhan milik Az Zubair berjumlah lima puluh juta dua 
Ratus ribu". 


Bab: Jika imam mengutus seseorang untuk suatu kebutuhan, atau ia menyuruhnya 
untuk tinggal di negerinya, 


A 


P Kié h EES و اه‎ ISE PA SA 


WA و و‎ 2 Gl ? و‎ 2 Ne 
ANG aan PNG G7 TAES Gan mag KS Sa Ng KAS تف‎ 
Z 


e 
A 
4 


anga NN ARA JA AAS ala ya Ata الله‎ Je badi 


2898. Telah bercerita kepada kami Musa telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah telah 
bercerita kepada kami 'Utsman bin Mawhab dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; 
"Sesungguhnya alasan tidak ikut sertanya 'Utsman dalam perang Badar karena dia sedang 
menunggui putri Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam yang sedang sakit. Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata kepadanya: "Kamu mendapatkan pahala seperti orang 
yang ikut terlibat dalam perang Badar dan hak bagiannya (ghanimah) " 


Bab: Dalil bahwa bagian seperlima (khumus) untuk kepentingan kaum muslimin 


GA LA UK A ga E ر‎ NGA کو‎ (SL Al? 23 ر کار‎ 
DES قال‎ USA الليّث قال حذنني عقيل عن‎ PASI عقر‎ Png AA. 
Ar “4 4 CE AG ? Pera و‎ 2 4 MA WAE A دو‎ 
و فد‎ a saii ANA NIAGA NA TA gni 5 gina pn ANA مرو‎ 


ے٢ ر ار‎ aai ر ار‎ “Ar ر‎ At -24 و و‎ 72 0 f <> 2و‎ Pad 

هُوَازِنَمُسَلِمِينَفْسَأَلوةْآنَ دلوم SANA‏ سمال له رسو ا لاحت 
P PALA 2 pl -‏ - ام RU‏ 2 و جم 2 

الحَدِيتإِلَأْصَِدَة Aan TALI II GANGA SAN AA‏ وقد 


KAN هع‎ Zs و‎ A اعا‎ Ind GANG 
Me ليب‎ sep ASP 23 217A اله صلی الله‎ A3 
AE Ka SENI Abad AAA nêla = الله‎ {eá 3 

A £ APA 


DEAR CN JG FALS ی عل الله بِمَاهِوَ‎ PEAH LENGAN 
E E (255355) sim AAN naa 


LA 


Ju Li FAE AA 2001 و.‎ Selada Ga 2 ل بكر فل شع‎ A َم‎ 


ina Yasa JEN ر سول اله صل‎ NGANG 2G NG EL للا‎ 
RI A3 AAA aa 0 ينتير‎ 


AAN Ka PPA BUSA اه كيهو سماخو‎ TAM رسو‎ AE WI 


عن سب 


ga‏ هَوَازِنَ 


2899. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin 'Ufair berkata telah bercerita kepadaku N Laits 
berkata telah bercerita kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata: 'Urwah menganggap 


bahwa Marwan bin Al Hakam dan Miswar bin Makhramah keduanya mengabarkan 
kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam berkata ketika datang kepada beliau 
utusan suku Hawazin yang telah menyatakan diri memeluk Islam lalu mereka meminta 
kepada Beliau agar mengembalikan harta-harta mereka dan para tawanan mereka. Maka 
Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam berkata kepada mereka: "Perkataan yang paling aku 
sukai adalah yang paling jujur. Untuk itu silakan kalian pilih satu dari dua pilihan, apakah 
tawanan atau harta. Sungguh aku memberi kesempatan untuk mereka". Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam menunggu kedatangan kabar mereka sekitar sepuluh malam ketika 
Beliau kembali dari Tha'if. Setelah jelas bagi mereka bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam tidak akan mengembalikan kepada mereka kecuali satu diantara 
dua pilihan akhirnya mereka berkata: "Kami memilih tawanan kami". Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam berdiri di hadapan Kaum Muslimin kemudian Beliau memuji Allah 
yang memang Dialah satu-satunya yang berhak untuk dipuji lalu berkata: "Amma ba'du. 
Sesungguhnya saudara-saudara kalian datang kepada kita dengan bertobat dan aku berpikir 
untuk mengembalikan tawanan mereka. Maka siapa yang suka untuk berbuat baik, 
lakukanlah (mengembalikan tawanan) dan siapa yang suka di antara kalian untuk mengambil 
haknya hingga kami akan berikan kepadanya bagian dari fa'i yang dari awal Allah telah 
mengkaruniakannya kepada kita, lakukanlah". Maka orang-orang berkata: "Kami memilih 
untuk berbuat baik kepada mereka, wahai Rasulullah". Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaiwasallam berkata kepada mereka: "Sesungguhnya kami belum mengetahui 
siapa di antara kalian yang berhak memberi izin dan siapa yang tidak. Untuk itu kembalilah 
kalian sampai jelas bagi kami siapa orang yang memegang urusan kalian". Maka mereka 
kembali lalu orang-orang yang memegang urusan mereka berbicara kepada mereka 
kemudian mereka kembali menemui Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam dan mengabarkan 
bahwa mereka telah bersikap baik dan mengizinkan. Inilah kisah yang sampai kepada kita 
tentang para tawanan suku Hawazin. 


p 
A ود‎ 


AE 3S‏ الو هاب PN Tuna PA SAS‏ 25 الاسم بن 
عابر Ka‏ َأنَالحَدِيتٍ لقا KAA‏ رکو کال ngisak‏ موسى قان گر جاج 


A 
LA 
۶ رو‎ - 


PANA ANG Ah HAK LAKA Bd AWANG 


Ea 


AiE E an 
An 3 ر‎ 


ta Kelasa KE Ja عن ةنكث لي‎ kna Sga NA 


Z 


4 A 


KIE AN sai sa Aa gae u LAYAN ISA تځ م‎ êng pan 
HA Aa Poni A63 PASANGAN SSI al ala 
IE Ea MEN ES AK IBN AI LAA 
ú Meloni á Gd al le وڪيا‎ aii 
Kate حر‎ BEM LAN AS 


2900. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah bercerita kepada kami 
Hammad telah bercerita kepada kami Ayyub dari Abu Oalabah berkata telah bercerita 


يي 


kepadaku Al Qasim bin 'Ashim Al Kulaibiy, hadits Al Qasim aku menghafalnya dari Zahdam 
berkata, "Kami pernah berada di sisi Abu Musa ketika dia diberikan seekor ayam jantan dan 
saat itu di sampingnya ada seorang dari suku Bani Taymillah yang berkulit merah nampak 
sebagai orang asing (non 'Arab). Abu Musa mengundangnya untuk makan. Zahdam berkata: 
"Sungguh aku lihat dia memakan sesuatu sehingga aku merasa jijik hingga aku bersumpah 
untuk tidak ikut makan". Abu Musa berkata: "Kemarilah karena aku akan bercerita kepada 
kalian tentang masalah ini. Aku pernah menemui Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersama 
rombongan Al Asy'ariyin untuk meminta kepada Beliau agar menyertakan kami (dalam 
perang dan bagian ghanimah), maka Beliau berkata: "Demi Allah, aku tidak dapat 
menyertakan kalian dan akupun tidak punya kendaraan yang dapat menyertakan kalian". 
Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaiwasallam diberikan ghanimah berupa unta lalu Beliau 
bertanya kepada kami: "Mana rombongan Al Asy'ariyin tadi?". Maka Beliau memberikan 
kami sejumlah unta putih yang paling baik. Ketika kami tengah bertolak pulang, kami 
berkata: "Apa yang telah kita lakukan ini tidak berkah". Akhirnya kami kembali kepada Beliau 
lalu kami katakan: "Kami telah meminta kepada Baginda agar menyertakan kami dan 
Baginda telah bersumpah untuk tidak akan menyertakan kami, apakah Baginda lupa?". 
Beliau menjawab: "Bukan aku yang menyertakan kalian tetapi Allah dan sungguh, demi 
Allah, aku insya Allah tidaklah aku bersumpah lalu aku lihat ada sesuatu yang lebih baik 
darinya melainkan aku akan mengambil yang lebih baik itu dan kubayar kafarat sumpahku". 


- 
ع و دسم 


E < 7 ssl‏ ان ي OI‏ ا 
USS‏ عبد ال بن يو سف أخَبرَنَا مالك عن افع نان TAS‏ رضي LEAN‏ سول الل صل الله 


Z iA AA 7 NGE NG A PG SA رو لات م ورم‎ ag PA E 21 
mp ING 81 IS dx AS 0 : - 2 - A - 


Tg 


كرات الخد ده Aan‏ ا معدا 
Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami‏ .2901 
Malik dari Nafi" dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah‏ 
Shallallahu'alaihiwasallam mengirim sariyah (pasukan perang) dan 'Abdullah bin "Umar‏ 
bergabung bersamanya menuju Najed. Kemudian mereka dapatkan ghanimah berupa unta‏ 
yang cukup banyak. Masing-masing anggota pasukan mendapatkan bagian dua belas unta‏ 

atau sebelas unta ditambah masing-masingnya dengan satu unta sebagai nafal." 


KONG داه ر‎ 1 22 z >. ل‎ Z AA م‎ Dina 22124 L aa a 22 NGE L 


8 


- 4 EA 26 ا 22 رام‎ EN MAKA ر‎ 2124% Gg GA رو‎ 0 
SA AS تفه‎ NA N AEA A aas کان يفل‎ a ga PA اله صلی‎ aj a 

ca 33 

2902. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah mengabarkan kepada kami Al Laits 

dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Salim dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasallam memberi nafal (tambahan spesial) sebagian pasukan sariyah yang 


Beliau berikan khusus untuk mereka sebagai, disamping hak mereka sebagai pasukan secara 
umum. 


WA IA‏ وم AGAN PAT PA ak AG‏ يد بعد EP EN‏ أبي مُوسَى رضي 


= Kg 


Wae PMA SIA سام‎ LEAN صل‎ AN PANE 
SERI SAN Napak Aa ba 
AAN SEA NI ena UG Ka SES Pa جلا مقو‎ SA LKS IN 
a Ata AI A3 جم‎ 3515 SERAM جقکر ای طالب‎ 


ea NABA NG KAM ANA BA ABU, GAK 


LA LA 
A 06 


KÝ gi P َالَكأَعَطَانَامبَاوَمَاقَسَمَلِأَحَدِعَابَعَنَ‎ NGRASA KEB 
PPSM, A pa TA aa 9 Sena 


2903. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah telah bercerita kepada kami Buraid bin 'Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa 
radliallahu 'anhu berkata: "Telah sampai berita kepada kami tentang tempat hijrah yang 
ditunjuk oleh Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Saat itu kami berada di negeri Yaman. Maka 
kami keluar untuk berhijrah menuju tempat yang dimaksud. Aku bersama dua saudaraku 
ikut dalam rombongan muhajirin tersebut dan aku yang paling muda usianya. Salah satu dari 
keduanya adalah Abu Burdah sedangkan yang satu lagi Abu Ruhmi. (Perawi berkata): Entah 
dia menyebut jumlah rombongan dengan kira-kira atau menyebut dengan jumlah lima puluh 
tiga atau lima puluh dua laki-laki dari kaumku. Maka kami naik sebuah perahu (mengarungi 
lautan) hingga perahu kami membawa kami sampai kepada an-Najasyi di Habasyah 
(Ethiopia) dan kami berjumpa dengan Ja'far bin Abu Thalib beserta para shahabatnya di 
negeri itu. Ja'far berkata: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus kami ke negeri ini 
dan memerintahkan kami agar tinggal disini, untuk itu tinggallah bersama kami disini". Maka 
kami tinggal menetap bersamanya hingga kami kembali (ke Madinah) bersama-sama dan 
menjumpai Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ketika Beliau telah menaklukan Khaibar. Maka 
Beliau jadikan kami orang yang berhak mendapat bagian ghanimah". (perawi berkata), atau 
dia berkata, "Beliau memberi kami ghanimah. Padahal Beliau tidak membagi hak kepada 
seorangpun yang tidak ikut dalam penaklukan Khaibar dan hanya membagikannya kepada 
orang yang ikut terlibat dalam perang bersama Beliau. Kecuali kami, rombongan yang 
menaiki perahu bersama Ja'far dan para shahabatnya, beliau beri mereka bersama pejuang 
Khaibar lain). 


JÁN A JEIEN سَعِمَجَابِرَ‎ ga V 35 ESA SA GA SAS YA USA 
sad AE AKA Das PENA ايهو سام و قذ‎ 


a11 0 


áJ gan GANG aa S Da li PENJAGA ga : Bday 


IEE KE s 2G 


KALAH atap KN لالص‎ nn LA KN AGA دير‎ sga alel jo 


PATI ASAS LAMA TM YG ا‎ ES, 
Pe sk D gw Ae: ا‎ 2 o 


م 


{z 242 0 7 2 DAT, A Ag a% e 2 
= G ر رار و‎ 2 TN otg وعم‎ er 5 AA رو‎ 
P pn aa a PRERA ERRA KA sea 


ag 4 


2904. Telah bercerita kepada kami 'Ali telah bercerita kepada kami Sufyan telah bercerita 
kepada kami Muhammad bin Al Munkadir dia mendengar Jabir radliallahu "anhu berkata, 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Seandainya sudah tiba harta (jizyah/upeti) 
dari negeri Bahrain sungguh aku akan memberi kamu sekian, sekian dan sekian, dan harta 
yang Beliau maksud tidak kunjung datang hingga Nabi Shallallahu'alaihiwasallam meninggal 
dunia". Ketika datang harta Bahrain, Abu Bakr memerintahkan seorang penyeru untuk 
menyerukan: "Siapa yang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berhutang kepadanya atau 
Beliau membuat janji hendaklah datang kepada kami". Aku datang menemuinya lalu aku 
katakan: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah berkata kepadaku begini begini". 
Maka Abu Bakr memberiku sebanyak tiga kali tangkup (ukuran dua telapak tangan penuh) 
sementara Sufyan memenuhi kedua telapak tangannya kemudian dia berkata kepada kami: 
"Sebanyak ini". Dan Ibnu Al Munjadir berkata kepada kami: dan dia (Sufyan) suatu kali 
berkata: "Maka aku menemui Abu Bakr untuk meminta bagian namun dia tidak memberiku 
lalu aku datangi lagi dan meminta bagian lagi-lagi di tidak memberiku lalu aku datangi untuk 
kali ketiga seraya aku katakan: "Aku telah meminta bagian kepadamu namun kamu tidak 
memberiku lalu aku meminta lagi kamu juga tidak memberi dan kemudian aku meminta lagi 
namun kamu juga tetap tidak memberiku, apakah memang kamu tidak (patut) memberiku 
atau kamu pelit kepadaku". Abu Bakr menjawab: "Kamu mengatakan (kepadaku) kamu pelit 
kepadaku. Tidaklah suatu kali aku tidak memberimu selain aku ingin memberimu". Sufyan 
berkata, dan telah bercerita kepada kami 'Amru dari Muhammad bin 'Ali dari Jabir; "Maka 
dia memberiku sebanyak satu ciduk tangan". Dan dia berkata, "Maka aku dapatkan 
jumlahnya sebanyak lima ratus". Dia (Abu Bakr) berkata: "Ambillah sebanyak itu untuk yang 
kedua kali". Dan berkata yakni Ibnu Al Munkadir: "Dan penyakit apa yang lebih buruk dari 
pada pelit?". 


Dasa زر راركو عار بو عار‎ aa BE AL SABA Sis 


Ar 9 


ABI جل‎ JS List ية‎ NA gal Ar AA A as JELAS 
IA Ha AKA AN 


2905. Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Ourrah 
binKhalid telah bercerita kepada kami 'Amru bin Dinar dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 
'anhu berkata: "Ketika Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membagi-bagi ghanimah di al- 


Ji'ranah, tiba-tiba seseorang berkata kepada Beliau: "Berbuat adillah!". Maka Beliau berkata: 
"Sungguh celaka aku bila tidak berbuat adil". 


Bab: Pemberian nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam untuk para tawanan tidak dengan 
mengambil dari seperlima bagian 


> ع و للم ده‎ Kere 23 AD RAWA 
جُبَرْ عَنْ‎ NE RN مَعْمَوُ عَنَ‎ CAI NE راخبر‎ BEN aba Si 


g 2 G‏ نام 


AEREA KA aka PISA Ia sala صل اله عليه‎ ANA con San 


Z 1 
Z z 


AN at PEN 136 موه‎ 7 


2906. Telah bercerita kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 
'Abdur Razzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Muhammad bin 
Jubair dari bapaknya radliallahu 'anhu bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata di 
hadapan para tawanan perang Badar: "Seandainya Al Muth'im bin 'Adiy masih hidup lalu dia 
berbicara kepadaku untuk pembebasan orang-orang busuk ini pasti aku lepaskan mereka 
kepadanya tanpa tebusan". 


Bab: Dalil bahwa seperlima untuk imam 


RR SEN SAS سف‎ = SAE Sh 
Haag, نایار‎ da sala a sója an 
aa 4 وا‎ Sesaat a 
BILA يقم مع‎ dan Pem PERAK A Pela A ها‎ EA 
A eaka E SERAT E لا لني‎ ÉN عَلَيْوَسَلََِبَنِي‎ 


AI 


Han YAN G3 SEA A AN f 


2907. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits 
dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyab dari Jubair bin Muth'im berkata; 'Aku dan 
'Utsman bin 'Affan berjalan menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu kami katakan; "Wahai Rasulullah, baginda memberikan Bani Al 
Muthallib tapi kami tidak, padahal kami di hadapan baginda kedudukannya sama". Maka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Bani Al Muthallib dan Banu 
Hasyim adalah satu (sama kedudukannya). Al Laits berkata telah bercerita kepadaku Yunus 
dan dia menambahkan, Jubair berkata: Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
membagikan kepada Banu 'Abdu Syamsi, tidak juga kepada Banu Naufal". Dan Ibnu Ishag 
berkata: ""Abdu Syams, Hasyim dan Al Muthallib adalah saudara satu ibu yang bernama 
"Atikah binti Murrah sedangkan Naufal adalah saudara mereka dari pihak bapak mereka". 


Bab: Orang yang tida membagi seperlima rampasan, dan siapa yang membunuh 
lawan perang, maka barang rampasannya adalah untuk pembunuhnya 


A IM 7 wi. 
21 101 2 و و و 27 ار‎ 22 > A واا‎ AA ANGEL G8 ور‎ MK 


atuh TA Aa Aga A, و‎ > 2 LA Pan or G . A. AINI AS 7s د‎ 

عَنَجَدَهِقَالَ GTE‏ اقففي الصف يَوَمَبَدر فْنَظرَ تعن يَمِينِي و USS‏ فإذا تا يغلا مَينمِنَ 
KING £?‏ م و عو PA‏ ولعو م 24 GA 2 LB,‏ 
IA J 22?‏ و الو ل سو 4 ا کون ?2 f“ 7 IN uu - MA KAS Á‏ 


۰ 


5 4و و ر ود م < 0 A‏ وم A‏ ر Z‏ دس G Pa‏ 3 
جه ل SS‏ مَاحَاجَتَكَ NIS IA‏ أنه دت ر سول الله صل IN 3 AS ALAN‏ 
جه لٍقلت نعم جت ك Gan‏ بنا خي قال أخيرت أنهدسبٌ ر سول الو صل SI Aa gas‏ 


ا 


PA -‏ 7 و 
27 - 1 ور a Ta Ih yi‏ ر ر SA, TEE‏ م ا مو 2 4 SAH‏ 
نفسي بِيَدِوِلِينَرَأيّتهلا يُفَارِقَسَوَادِي سَوَادَه REI yag‏ مِنَافتَعَجَبَتَإِذَلِك فغْمَرَني 


LA 


pa - Tg Nie ÉJ Aa A 7 TA 0 qZ AY و‎ AG 5006 AE NGAEN 
$ 4 3 و“‎ . 3 & KA ... 0 
7 - 2. 5 PA Ae A E hr ر كر‎ LA 0 
م‎ ZAH gi, LAH A e Si SN Lee SL Me E 7 A A AYUH A 2 ٠ 
4 GA 2 SA an فا إل رَ سو‎ ES, SA ga Laga SAS GL الي‎ 
A A A 

SEA JEJEG a اج‎ E NGEH INAH 
ya 7 


P 5 P 2 2 P کو ری ارو ا ران‎ 
G3 AG AE ABS 3. CAN 9 AE JA SUS كلا‎ JA 
A p PARA 

مرو بن الجَمُو قال محمد یع SES‏ إِبْرَاهِمَأبَاهُ 
Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yusuf bin Al‏ .2908 
Majisyun dari Shalih bin Ibrahim bin 'Abdur Rahman bin 'Auf dari bapaknya dari kakeknya‏ 
berkata: "Ketika aku berada di barisan pasukan pada perang Badar, aku melihat ke kanan‏ 
dan kiriku ternyata nampak ada dua orang anak dari Kaum Anshar yang masih sangat muda‏ 
dan aku berharap berada di antara tulang rusuk keduanya. Salah seorang darinya‏ 
mengerdipkan matanya kepadaku seraya berkata: "Wahai paman, apakah paman mengenal‏ 
Abu Jahal?". Aku jawab: "Ya. Tapi apa kepentinganmu dengannya wahai anak saudaraku?".‏ 
Dia berkata; "Aku mendapat kabar bahwa dia menghina Rasulullah‏ 
Shallallahu'alaihiwasallam. Dan demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya aku‏ 
melihatnya pasti tidak akan berpisah jasadku dengan jasadnya sampai siapa diantara kami‏ 
yang menemui ajalnya lebih dahulu ". Aku menjadi kagum dengan keberaniannya. Lalu anak‏ 
yang satunya lagi mengerdipkan matanya kepadaku lalu berkata kepadaku seperti yang‏ 
dikatakan saudaranya tadi. Tidak lama kemudian aku melihat Abu Jahal bolak-balik di‏ 
tengah-tengan pasukan, lalu kukatakan kepada kedua anak tadi: "Itu dia orang yang tadi‏ 
kalian tanyakan kepadaku?". Maka keduanya bersigap menyerbu dengan menghunus‏ 
pedang masing-masing lalu keduanya menebas Abu Jahal hingga tewas. Kemudian keduanya‏ 
mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan mengabarkannya, maka Beliau‏ 
bertanya, "Siapa diantara kalian berdua yang membunuhnya?". Maka masing-masing dari‏ 
keduanya menjawab: "Akulah yang membunuhnya". Beliau bertanya lagi: "Apakah kalian‏ 
sudah membersihkan pedang kalian?". Keduanya menjawab; "Belum". Maka Beliau melihat‏ 
pedang keduanya lalu berkata: "Kalau begitu, kalian berdua yang telah membunuhnya dan‏ 
salabnya (harta benda yang melekat pada tubuh musuh saat dibunuh) untuk Mu'adz bin‏ 
'Amru bin Al Jamuh". Kedua anak itu namanya Mu'adz bin 'Afra' dan Mu'adz bin 'Amru bin Al‏ 

Jamuh". Muhammad berkata, Yusuf mendengar Shalih dan Ibrahim, bapaknya. 


TANG 2 Ga 0 ور 9ر و 2 واه ر‎ Z و‎ gak Te ag 159, 
a Aa RRD E AAA AAS SS 


ax ? - 


a lan de papan : e ا‎ ja 
WA Fa يج‎ PU 5 5 p EPA 2 A 23 ia A 
2 1 2 2, RA b gawa 57 م هه‎ La 222 
4 : 


ANA pan lengan a ! sen 


A 


RAAE SENI KN na NG la sae TAS Na Aa KA SA 


aa Are Ajai مدد‎ ICT A 2 ALAN 20 تيلا ڪيه بيه‎ nya AEG: هد دلي‎ 


Ge r‏ و 


aiaei 12000111111 MAA ولا ا‎ a قال‎ 


EPU as IA ane, AT س كيه‎ PAN Pe TAU AA 


LA 


Ja ka ya AA 8 و شرا‎ At Na 
JAN AA Pr NGA a BILA 


بن 2 


SE‏ الإشلام 


2909. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslaman dari Malik dari Yahya bin Sa'id 
dari Ibnu Aflah dari Abu Muhammad, maula Abu Qatadah dari Abu Qatadah radliallahu 
'anhu berkata: "Kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pada perang 
Hunain. Ketika kami sudah berhadapan dengan musuh, posisi Kaum Muslimin terdesak dan 
aku melihat ada seorang dari Kaum musyrikin berhasil mengatasi (membunuh) seorang dari 
Kaum Muslimin maka aku berbalik hingga aku berada di belakangnya lalu aku 
menghantamnya dengan pedang pada urat bahunya. Dia berbalik lalu mendekapku dengan 
satu dekapan dan saat itulah aku merasakan bau kematian dan akhirnya dia menemui 
kematiannya. Kemudian datang utusan maka aku menemui 'Umar bin Al Khaththab lalu aku 
katakan: "Bagaimana keadaan orang-orang?". Dia berkata: "Itu urusan Allah". Kemudian 
orang-orang kembali lalu Nabi Shallallahu'alaihiwasallam duduk di hadapan manusia seraya 
bersabda: "Siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang jelas maka 
salab (harta/barang yang melekat pada musuh yang terbunuh) menjadi miliknya". Maka aku 
berdiri dan berkata, "Siapa yang menjadi saksi untukku". Lalu aku duduk kembali. Kemudian 
Beliau bersabda lagi: "Siapa yang telah membunuh musuh dan dia mempunyai bukti yang 
jelas maka salab (harta/barang yang melekat pada musuh yang terbunuh) menjadi miliknya". 
Maka aku berdiri lagi dan berkata: "Siapa yang menjadi saksi untukku". Lalu aku duduk 
kembali. Kemudian Beliau bersabda lagi untuk yang ketiga kalinya seperti tadi maka aku 
berdiri. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertanya: "Ada apa denganmu wahai Abu 
Oatadah?". Maka aku menceritakan kepada Beliau peristiwa yang aku alami". Tiba-tiba ada 
seorang yang berkata: "Dia benar wahai Rasulullah dan salabnya ada padaku maka itu 
relakanlah untukku". Abu Bakr ash-Shiddig radliallahu 'anhu berkata (kepada laki-laki itu); 
"Tidak, demi Allah. Apa layak seseorang menemui salah satu singa Allah (maksudnya Abu 


Tolhah) yang dia berperang demi membela Allah dan Rasul-Nya Shallallahu'alaihiwasallam, 
lantas ia memberi salab-nya kepadamu?". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam berkata: 
"Abu Bakar benar". Maka Beliau memberikan salab itu kepad Abu Oatadah. Lalu aku menjual 
baju besi (salab) tersebut dan dengan harta itu kemudian aku membeli kebun yang penuh 
dengan buah-buahannya di kampung Bani Salamah dan itulah harta pertama yang aku 
kumpulkan di masa Islam". 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memberikan kepada orang-orang yang 
hatinya akan dilunaknya dan selainnya dari seperlima bagian 


A i Kaat D D A st KA SALA ضي‎ Pan aa 


ys TN ANA‏ بإشرّاف 


pr 
A 


AAEE =- N SN MARRI Puan Befok 


ARIS KSE Sati 


LIA Ang باد‎ GI, 
PRAMENE AAE TARN A AAN AA KETAUAN Area ra La Ga 


A 


MA 


Keisi aiii = WE 
Sa A a naa 


2910. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al 
Awza'iy dari Az Zuhriy dari Sa'id bin '"Abdullahl-Musayyab dan 'Urwah bin Az Zubair bahwa 
Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu berkata; 'Aku meminta sesuatu kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam lalu Beliau memberikannya, kemudian aku meminta lagi dan 
Beliaupun kembali memberikannya lalu Beliau berkata kepadaku: "Wahai Hakim, harta itu 
hijau lagi manis, maka barangsiapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya maka 
harta itu akan memberkahinya. Namun barangsiapa yang mencarinya untuk keserakahan 
(ambisius, tamak) maka harta itu tidak akan memberkahinya, seperti orang yang makan 
namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah". Hakim 
berkata; "Lalu aku berkata (kepada Beliau); "Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah 
mengutusmu dengan benar, aku tidak akan mengurangi hak seorangpun (dengan meminta) 
setelah engkau hingga aku meninggalkan dunia ini". Suatu kali Abu Bakar pernah memanggil 
Hakim untuk diberikan sesuatu agar dia datang dan menerima pemberiannya. Kemudian 
'Umar radliallahu 'anhu juga pernah memanggil Hakim untuk memberikan sesuatu namun 
Hakim tidak memenuhinya. Maka 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Wahai kaum Muslimin 
sekalian, sungguh aku pernah menawarkan kepadanya haknya dari harta fa'i ini (harta 
musuh tanpa peperangan) namun dia enggan untuk mengambilnya dan sungguh Hakim tidak 
pernah mengurangi hak (meminta) seorangpun setelah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
hingga dia wafat". 


وى 93 


a A رَضِيَ‎ Ae FE BEAN $ اھ‎ 


< سيل :ضع‎ p 5 DA افو رام اام‎ DA 7 
ر‎ PE AK LN A BAGAN مف‎ SAN AE SAN AI مو‎ 
يو مق الجاهليه قامرهان و من‎ A Oo LAN رسو‎ 


Pa 7‏ 
ر ر س wo.‏ - 


Pedagang BANK DA KA 
desa LEAN Asa LA Aa ea Bang a 


A 7 3 کم ر سول ا را و و‎ Kedak ينال ا‎ KAWA UN PANG 


E NANA رکم طت عر کید ایور‎ SEA SA 


BG Es NE رڪَ نايوب ڪَنََافع‎ IIA 95 Soap iya 


2911. Telah bercerita kepada kami Abu an-Nu'man telah bercerita kepada kami Hammad bin 
Zaid dari Ayyub dari Nafi' bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku pernah bernadzar untuk beri'tikaf satu hari di masa jahilliyah". Maka Beliau 
memerintahkan aku untuk melaksanakannya". Perawi (Nafi') berkata, "'"Umar pernah 
mendapatkan dua budak perempuan dari tawanan perang Hunain lalu dia menitipkannya 
pada suatu rumah di Makkah". Perawi berkata, "Kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam membebaskan para tawanan perang Hunain hingga mereka bebas 
berjalan di lorong-lorong kota Makkah. 'Umar berkata: "Wahai 'Abdullah, lihatlah apa yang 
terjadi?". "Abdullah bin 'Umar berkata; "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah 
membebaskan para tawanan". Maka 'Umar berkata: "Pergi dan bebaskanlah dua budak 
perempuan itu". Nafi' berkata: "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tidak ber'umrah dari 
Ji'ranah, dan seandainya Beliau ber'umrah tentu akan diketahui oleh "Abdullah (bin 'Umar) ". 
Dan Jarir bin Hazim menambahkan dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata, "(Dua budak itu) sebagai jatah khumus (seperlima ghanimah) ". Dan diriwayatkan 
oleh Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma: "(Aku punya) 
nadzar", dan dia tidak mengatakan satu hari". 


DAA NIKA 2 2? 2 KE MEA WANGAN Ica و ا د‎ ANGEL 
a a a 0 0 0 يي‎ 
AN Parapat ÊNGG base KAH KA AI A اَن قال أعطى‎ 


kan وَالِْنَى‎ Na فقوم‎ AGI GI SAE SAN i dasi 
AN la TEMA AAU EA ALIS عَمْوُو‎ 


215139 بو عاص عن جر یر LSI‏ تالح كول a NG‏ بهلت ا ALE A pa‏ 


Kena yan Jana 


2912. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Jarir bin 
Hazim telah bercerita kepada kami Al hasan berkata telah bercerita kepadaku 'Amru bin 
Taghlab radliallahu 'anhu berkata; "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah 


memberikan (suatu pemberian) kepada suatu kaum dan tidak memberikan kepada kaum 
yang lain namun mereka seakan menunjukkan ketidak sukaannya kepada Beliau. Maka 
Beliau berkata: "Sesungguhnya aku memberi suatu kaum karena aku khawatir tentang 
ketidak tegaran dan ketidak sabaran mereka, dan aku akan selalu memberi makan kepada 
suatu kaum sampai Allah menjadikan dalam hati mereka kebaikan dan orang yang kaya hati 
di antara mereka adalah 'Amru bin Taghlab". Maka 'Amru bin Taghlab berkata: "Aku tidak 
senang jika ucapan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam kepadaku itu diganti dengan 
kekayaan yang sangat berharga". Dan Abu 'Ashim menambahkan dari Jarir berkatal: Aku 
mendengar Al Hasan berkata, telah bercerita kepada kami 'Amru bin Taghlab bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam diberikan harta atau tawanan lalu Beliau membagi- 
bagikannya atas dasar pertimbangan tadi". 


Ida GAS SAN JET ان رشي‎ ELSA PSA 
opa e رص‎ 
A - A 


و 

A 2 AS Z 
ajab € ولأ حل‎ NGA, £ 
A EA 

DA ر‎ PEA - - 


n 


2913. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Sungguh aku membagikan (ghanimah) kepada Quraisy untuk mengikat mereka (dalam 
Islam) karena mereka masih sangat dekat dengan masa-masa (kebiasaan) jahiliyyah". 


A Pa 1 r 


KEAC Sg IA IE JANGGA Er AYU Si 


7 2 4 


HA 
0 r 


ASIA AN saga ALAN AKAK sak EN ANA 
penr EL ISA áa فقاو‎ ia Aa مُعْطِي ر‎ Galah 


RA‏ يدعاو شیو AAS‏ من دما م قال أ IE AI SS‏ ممق 
AAA NAS Aka ear‏ 
AE‏ يهو DAA EA 25 BANI 5 sah Enya NANG a‏ 
JS PN AU D‏ افر SEN‏ سول SA SA‏ 
عطي SENAR A ABG PA LN UR‏ 


NA الو کر‎ AL َنيَب الئاس‎ SU Pia مولي رجالا‎ 
NGANG ATA به قال‎ PEN La nai PES KA Peru PAS ولا‎ 
KAPAN ISA 253 AN A 
TG TE 2 وَسَلَّمَعَلَ‎ 


2914. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Az Zuhriy berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik 


bahwa orang-orang dari kalangan Anshar berbicara dengan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam ketika Allah mengkaruniakan harta fa'i suku Hawazin kepada 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Saat itu Beliau sedang memberikan bagian kepada 
orang-orang Quraisy berupa seratus unta. Mereka berkata; "Semoga Allah mengampuni 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam karena Beliau memberikan bagian kepada orang 
Quraisy dan meninggalkan kita padahal pedang-pedang kitalah yang menumpahkan darah- 
darah mereka". Anas berkata; "Kemudian disampaikan kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam apa yang diperbincangkan oleh mereka". Maka dikirimlah utusan 
kepada kaum Anshar dan mengumpulkan mereka pada suatu kemah terbuat dari kulit yang 
telah disamak dan tidak mengijinkan seorangpun bergabung selain kalangan mereka. Ketika 
mereka sudah berkumpul maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam datang menemui 
mereka lalu berkata: "Ada apa dengan berita yang telah sampai kepadaku tentang kalian". 
Orang faqih mereka berkata kepada Beliau; "Orang-orang bijak dari kami tidaklah 
mengatakan sesuatupun wahai Rasulullah. Namun memang ada anak-anak muda yang 
berkata; Semoga Allah mengampuni Rasulullah karena Beliau memberikan bagian kepada 
orang Quraisy dan meninggalkan kaum Anshar padahal pedang-pedang kitalah yang 
menumpahkan darah-darah mereka". Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Sungguh aku memberi bagian kepada orang-orang yang masa hidup mereka masih dekat 
dengan kekafiran. Apakah kalian ridla orang-orang itu pulang dengan membawa harta, 
sebaliknya kalian kembali ke tempat tinggal kalian dengan membawa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam?". Demi Allah, sungguh apa yang kalian bawa pulang lebih baik 
dari apa yang mereka bawa". Kaum Anshar berkata; "Kami ridla wahai Rasulullah". Kemudian 
Beliau bersabda lagi: "Sungguh sepeninggalku nanti kalian akan melihat banyak perkara yang 
sangat berat. Untuk itu bershabarlah hingga kalian berjumpa dengan Allah dan Rasul-Nya 
Shallallahu'alaihiwasallam di telaga al-haudl". Anas berkata; "Ternyata di kemudian hari kami 
tidak sabar". 


272 2 


<4 2 $ 4 0 A 1 Wd 5 
حَدََتَِبْرَاهِيبْنْسَعْدِعَنْصَالِح عَنَابَنِشَهَابٍقَالَ‎ Lan انالا و‎ AE يز‎ AN AGE CSS 


LA LA 
- 


عو سم و 7 وره 04 sraka? A g PA‏ ور 7و وا A Adk‏ 

75 IR A - 5 ? - AB )ور‎ A 2 - دود وو‎ 5 7 

حبر NADA‏ ب ٠‏ حبار ع مطعما محمد ب ٠‏ حبار قا | حبر حبار asas pakan?‏ 
في عمر بن KLIP‏ بن معان بن جبار KE: J‏ بن مطوج بيناهو 


AGAN KA An NE Kiya Dea PAN ARA سلو‎ GAN EA KS اله‎ yA 
ANGE uap 21244 ر‎ gya ر‎ BAG کر‎ { 2 a ع‎ on PAN 
Ju ja AN AI gan gah A3 a An ته خی‎ JUAN 


Pan NAGA 7 1 و‎ 2 A عد داكت و رور وہ‎ 7 5 ARI ص ار ر‎ Cd P f ٤ 
NE SS تد وني خيلا ولا‎ Pia Kan AN Cal AAA G ola hsi 


2915. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah bercerita 
kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab mengatakan, telah menceritakan 
kepadaku 'Umar bin Muhammad bin Jubair bin Muth'im bahwa Muhammad bin Jubair 
berkata telah mengabarkan kepadaku Jubair bin Muth'im bahwa ketika dia bersama 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam beserta orang-orang yang baru kembali dari perang 
Hunain, Beliau dihampiri oleh orang-orang Arab Baduy yang meminta bagian dan mendesak 
Beliau hingga menyudutkan Beliau ke pohon berduri sementara rida' (selendang) Beliau raib 
(ada yang ambil). Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tertahan lalu bersabda: 


"Berikan rida'ku. Seandainya aku memiliki banyak pohon berduri ini sebagai harta maka aku 
bagikan kepada kalian, lalu kalian tidak akan mendapati aku sebagai orang yang pelit, dusta 
atau pengecut". 


SIS GELI مالك رض‎ NE a IS IS Si 


Z 


SISA NAS Sera bag PN A3 gahi AAM : KE JAN مَشِي‎ A 
sh yae Ian ka sale NK sako JO Papan 


Nas) | ga On LANG Ne عند‎ SIA Jana Mar 


2916. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Malik dari 
Ishaq bin 'Abdullah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; "Aku pernah berjalan 
bersama Nabi Shallallahu'alaihiwasallam yang ketika itu Beliau mengenakan selendang yang 
tebal dan kasar buatan Najran. Kemudian seorang Arab Baduy datang lalu menarik Beliau 
dengan tarikan yang keras hingga aku melihat permukaan pundak Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam berbekas akibat tarikan yang keras itu. Lalu Beliau berkata: 
"Perintahkanlah, agar aku diberikan harta Allah yang ada padamu". Kemudian Beliau 
memandang kepada orang Arab Baduy itu dan tertawa Lalu Beliau memerintahkan agar 
memberinya". 


مير و وو و 


jaan IE Sis‏ يڙ عَنَمَنْضُورِعَنَأيوَايلعَنَعَبَدِالَوَرَضِيَاللُحَنْدُكَالَكَمًا 


PA 7 56? 200 2 A 3 G ر : 1م‎ S 
yank بن حابس‎ AVI GAN A a AE Ie [ad PN Kh ISS 


A 7 ۶ Pd P 2‏ سر 


4 Ava AAA ya 55 34 55 
Ser ومذ‎ PPPA Kk Sea بل وَأَعْطَى‎ 
3 A 


Kas صَلَ‎ AN ا0ا‎ ANE y Naa Aa ASA 


“ 


E a HA Pj Jaa ei خحمََهَقال‎ eE 


2917. Telah bercerita kepada kami 'Utsman bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kami Jarir 
dari Manshur dari Abu Wa'il dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata; "Ketika (selesai) perang 
Hunain, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam lebih mengutamakan orang-orang tertentu dalam 
pembagian (harta rampasan perang) diantaranya Beliau memberikan kepada Al Aqra' bin 
Habis seratus ekor unta dan memberikan kepada 'Uyainah unta sebanyak itu pula, dan juga 
memberikan kepada beberapa orang pembesar Arab sehingga hari itu Beliau nampak lebih 
mengutamakan mereka dalam pembagian. Kemudian ada seseorang yang berkata; 
"Pembagian ini sungguh tidak adil dan tidak dimaksudkan mencari ridla Allah. Aku katakan; 
"Demi Allah, sungguh aku akan memberi tahu Nabi Shallallahu'alaihiwasallam". Lalu aku 
menemui Beliau dan mengabarkannya, maka Beliau bersabda: "Siapakah yang dapat berbuat 
adil kalau Allah dan Rasul-Nya saja tidak dapat berbuat adil?. Sungguh Allah telah merahmati 
Musa Alaihissalam ketika dia disakiti lebih besar dari ini namun dia tetap shabar". 


2 PA - PA AM Pr 2 ر ر‎ A Pa 7 0 5 1 
SELAT EN MN قال‎ an AIA PN IE AA SA 
45) ? خبر ياي عن‎ e ن‎ 


“ kana 


Las KE ISA وَل‎ Saki AN AN Pas AN TES BILA رَضِيَ‎ 


E N‏ ل a‏ عليه 
وسل KAN SI ANA‏ 


2918. Telah bercerita kepada kami Mahmud bin Ghaylan telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah telah bercerita kepada kami Hisyam berkata telah mengabarkan kepadaku bapakku 
dari Asma' binti Abu Bakr radliallahu 'anhuma berkata: "Aku pernah membawa benih kurma 
dari kebun milik Az Zubair yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam di atas 
kepalaku. Kebun itu jaraknya dari (rumah) ku dua pertiga farsakh". Dan berkata Abu Dlamrah 
dari Hisyam dari bapaknya bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam membagi Az Zubair 
sebidang kebun dari harta (fa'iy) Bani an-Nadlir". 


SAE ARE م‎ AE KAEH ماه‎ 2 3 ha ردكي رھ‎ 


0 MA pain NA NGA Ta NENG غر‎ 


AA NE الو ماو‎ PA SR عَلَ‎ ala sale صل‎ 
SER As la اليه‎ IAI A ASA دو لوسو ل‎ ge NGE 
و‎ Semasa سم د قر كم‎ ale EA AI PA ba KAN NG 

PER a A 


2919. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Al miqdam telah bercerita kepada kami Al Fudlail 
bin Sulaiman telah bercerita kepada kami Musa bin 'Uqbah berkata telah mengabarkan 
kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 'Umar bin Al Khaththab mengusir 
Yahudi dan Nashara dari bumi Hijaz (Arab) dan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ketika 
menaklukan penduduk Khaibar juga berniat akan mengusir Yahudi dari wilayah itu. Dan 
wilayah itu ketika dahulu ditaklukan menjadi milik Yahudi, Rasulullah dan Kaum Muslimin. 
Lalu orang-orang Yahudi meminta kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam agar 
memperkenankan mereka menggarapnya dengan imbalan mereka mendapat setengah dari 
hasil buahnya, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kami sepakat kalian 
menggarapnya namun terserah kami" (batas waktunya). Akhirnya mereka setuju hingga 
kemudian pada masa kekuasaan 'Umar, beliau mengusir mereka ke wilayah Tayma' dan 
Ariha". 


Bab: Makanan yang didapat dari wilayah perang 


A = 7 4 A A 2 ANG a 


ES NGALANG 5 Jika ANAKE LE بن‎ KE ERA Sas الو ليد‎ PA SAS 


2 2 
45 ke A BEBAS PPI û ABA a GAM BEY mela 


Ka AANG gia aa 
2920. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Humaid bin Hilal dari 'Abdullah bin Mughaffal radliallahu "anhu berkata: "Ketika kami sedang 
mengepung benteng Khaibar, ada seseorang yang melempar wadah kulit berisi lemak maka 
aku melompat untuk mengambilnya. Lalu aku melirik ternyata ada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam sehingga aku jadi malu kepada Beliau". 


Ge 


Se SE رض‎ PEN ب عن افع‎ EN NA SAS 
KENA EA JL Up Ka 


2921. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Hammad bin Zaid 
dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Dalam beberapa 
peperangan yang kami ikuti, kami pernah mendapatkan madu dan anggur lalu kami 
memakannya dan tidak melaporkannya (kepada Beliau Shallallahu'alaihiwasallam) ". 


Z Ak Z 


TEER La JEENS DAA Jne ga Pa SA 
WE SSB LN an KEKE AI 
ل‎ gah Par NG a KAN Aasa : الع‎ IN PS SAH HÉ 


NI AAA = ASIA GEEA 
EN AI Per IG EN A 


2922. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Wahid telah bercerita kepada kami asy-Syaibaniy berkata aku mendengar Ibnu Abi Arfaa 
radliallahu "anhu berkata: "Kami mengalami kelaparan pada beberapa malam saat perang 
Khaibar. Dan ketika hari penaklukan Khaibar, kami dapatkan keledai-keledai piaraan 
penduduk, maka kami menyembelihnya. Ketika periuk-periuk sudah mendidih, penyeru 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengumandangkan seruan: "Tumpahkanlah periuk- 
periuk itu dan janganlah kalian memakan daging-daging keledai sedikitpun". "Abdullah 
berkata: "Kami berpendapat bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melarang memakannya 
karena belum dibagikan bagian seperlima (ghanimahnya) ". 'Abdullah berkata lagi: "Namun 
sebagian orang ada yang berpendapat bahwa Beliau melarangnya secara mutlak lalu aku 
bertanya kepada Sa'id bin Jubair, maka dia menjawab: "Beliau melarangnya secara mutlak". 


Kitab: Jizyah 


Bab: Jizyah dan berdamai dengan kafir dzimmi dan harbi 


DI PÉINE TU AE Lis KA Ca a Tt HE حد‎ 

2 ه11‎ > 5 ANT أ 77 ليم‎ LUNA 2 LI GL را‎ 57 ba LAN وس‎ 

ES رَمْرَمَكَالَ‎ BE AN YA NE e اين ا‎ 
ار و را د‎ P 4 ور‎ ez 

SIS قو‎ PE ASAM gan AS CU حتف‎ 


£ 


NET BENER س حى‎ PN iyang PN AE 2 الجر ولك‎ Tapa 


Peg Az SA NAPA 


2923. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
berkata aku mendengar 'Amar berkata; "Aku pernah duduk bersama Jabir bin Zaid dan 
'Amru bin Aus, lalu Bajalah bercerita kepada keduanya suatu peristiwa pada tahun tujuh 
puluh saat Mush'ab bin Az Zubair menunaikan ibadah hajji bersama dengan penduduk 
Bashrah. Ketika berada di sisi air zamzam, dia (Bajalah) berkata, "Aku adalah juru tulis Jaz'i 
bin Mu'awiyah, paman Al Ahnaf". Kemudian datang surat perintah dari 'Umar bin Al 
Khaththab sebelum kematiannya yang berisi; "Pisahkanlah setiap orang yang memiliki 
mahram dari orang Majusi". Dan 'Umar belum pernah mengambil jizyah (upeti) dari Kaum 
Majusi hingga kemudian datang 'Abdur Rahman bin 'Auf bersaksi bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam pernah mengambil jizyah orang Majusi Hajar". 


A 


Gani رالمور‎ AA PENA SEE ga NGE SA e man Ipa ena 


A 


Hi gik KN SEP AE AE ب ڪون نصا ري وهو‎ ALI 


5 


سول الَو صل ABI AN AKA Megan IE‏ ين ياق بجر ينهاو كَانَرَسُو ل لله 


Alas:‏ ا Fe ANE Aso‏ عَبَيَدَةَبمَال 


Z 


30 AN الي‎ BEAN PKL BEN aab gi PI ya 
6 SEAT Simo aka ja LA LEN SEA BS AS en Se 
مو‎ 


BELA AA IE AJA Beng BAL SEK NG asi abi 
KAN aka ان تبط‎ ale 006 كوو حك أ‎ ar: 1? LANA 
KALANG péné a LIS LAS kah NG طت عل من‎ 


2924. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 


dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dari Al Miswar bin 
Makhramah, dia mengabarkan kepadanya bahwa 'Amru bin 'Auf Al Anshariy, dia adalah cucu 


9 2 ra 


انه لخر 


dari Bani 'Amir bin Lu'ay yang turut serta dalam perang Badar, mengabarkan kepadanya 
bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah ke negeri 
Bahrain untuk mengambil jizyah. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah 
membuat perjanjian dengan penduduk Bahrain dan menjadikan Al 'Alaa' bin Al Hadlramiy 
sebagai pemimpin mereka. Maka Abu 'Ubaidah datang dengan membawa harta dari negeri 
Bahrain. Kedatangan Abu 'Ubaidah ini didengar oleh Kaum Anshar bertepatan dengan saat 
shalat Shubuh bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Setelah shalat selesai, Beliau 
segera pergi namun mereka berkerumun menghampiri Beliau. Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam tersenyum ketika melihat mereka seraya berkata: "Aku kira kalian 
telah mendengar bahwa Abu 'Ubaidah telah tiba dengan membawa sesuatu". Mereka 
berkata, "Benar sekali wahai Rasulullah". Maka Beliau bersabda: "Bergenbiralah dan bercita- 
citalah dengan apa yang dapat membuat kalian berbahagia. Sungguh demi Allah, bukanlah 
kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian. Akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian 
adalah bila kalian telah dibukakan (harta) dunia sebagaimana telah dibukakan kepada orang- 
orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-loba untuk memperebutkannya sebagaimana 
mereka berlomba-lomba memperebutkannya sehingga harta dunia itu membinasakan kalian 
sebagaimana telah membinasakan mereka". 


SERAH‏ تعقوت GAN PE Ban ANA SA jt KAKA PANAS‏ عيذ 
A PAN SAS EN Wa‏ ل 
KA aan JB Ga aa bing PAN AI MANA‏ هَذِوِقَالَ 
َعَم مَكَلْهَاوَمَة Int dana Akon aman‏ 
JANG bag KE NE an d rah‏ فلن NE NGA ENG CE Tah‏ 


A 


2 


TAS AN SS PESAN GUA A mara Dik 
بن‎ KE GIE ال کیو‎ Ia AEE Pen 5 


<2 ا‎ 2f sz 5 0 GA ےو‎ | Fu AO ADM ر ودين‎ ING GG 
Cleg api SNG) ng gni NANG JARAN a GS NG 


A 


22.22 1 ho ANANG 2 2 و‎ BUS و‎ Z. و‎ A - 
SEM AN IS ر ج لمڪم‎ pad NIA Sung عامل‎ 
A 


3 MERTA كُنَافي شَقَاعِضَدِيدِوَ بَلَاعِمَدِيدِتَمَصٌ‎ AA ga DG NAGA 
Eos NU GS A9 KANAN AA 
يتا‎ AI SE AAA AO SES Kbs ea گر فو‎ Stan 3 

es Bn a KAWA; 


A. a PU MAN 


A 


3333 BARAH ah KEEK PLAN 36, 
FE AIR asal TEA) pura وڪٽ‎ 


A م‎ z dg, PA TE 
ات‎ A 4 ING 7 حتی د 59 ود‎ 


2925. Telah bercerita kepada kami Al Fadlal bin Ya'qub telah bercerita kepada kami 
'Abdullah bin Ja'far ar-Raggiy telah bercerita kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman telah 
bercerita kepada kami Sa'id bin 'Ubaidullah Ats-Tsagafiy telah bercerita kepada kami Bakr 
bin 'Abdullah Al Muzaniy dan Ziyad bin Jubair dari Jubair bin Hayyah berkata, "'Umar 
mengutus banyak orang ke berbagai negeri untuk memerangi orang-orang musyrik. 
Kemudian ketika Al Humuzan telah masuk Islam, 'Umar berkata: "Aku minta pendapatmu 
tentang peperangan ini". Al Hurmuzan berkata' "Baiklah. Perumpamaan perang ini dan 
orang-orang yang terlibat di dalamnya dari kalangan musuh kaum Muslimin seperti seekor 
burung yang memiliki satu kepala, dua sayap dan dua kaki. Apabila salah satu sayapnya 
patah maka dia akan tegak berdiri dengan dua kaki, satu sayap dan satu kepala dan apabila 
sayap yang satunya lagi patah maka dia akan tegak dengan dua kaki dan satu kepala. Namun 
jika kepalanya dipecahkan maka lumpuhlah kedua kaki dan kedua sayap sekaligus kepala. 
Perumpamaan kepala adalah Kisra (raja Persia) dan sayap yang satu umpama Oaishar (raja 
Romawi) sedangkan sayap yang satunya lagi adalah orang-orang Persia. Maka itu 
perintahkanlah kaum Muslimin agar berangkat untuk memerangi Kisra". Dan Bakr dan Ziyad 
keduanya berkata dari Jubair bin Hayyah yang berkata: "Maka 'Umar mengirim kami dan 
mengangkat an-Nu'man bin Mugarrin sebagai pemimpin kami hingga ketika kami tiba di 
negeri musuh keluarlah seorang antek Kisra bersama empat puluh ribu pasukan 
menghadang kami lalu seorang perterjemah berdiri seraya berkata, "Hendaklah salah 
seorang dari kalian berbicara kepadaku". Maka Al Mughirah berkata: "Bertanyalah apa yang 
kalian inginkan!". Dia berkata: "Siapa kalian ini?". Al Mughirah menjawab: "Kami adalah 
orang-orang dari bangsa Arab yang sebelumnya kami hidup dalam kesengsaraan dan ujian 
yang berat, kami menghisap kulit dan biji-bijian karena lapar, kami memakai pakaian bulu 
dan rambut dan kami menyembah pohon dan batu. Dalam kondisi seperti itu, Rabb langit 
dan bumi Yang Maha Tinggi dan Besar Keagungan-Nya mengutus kepada kami Nabi kami 
dari kalangan kami sendiri yang kami kenal bapak dan ibunya, lalu Nabi utusan Rabb 
shallallahu 'alaihi wasallam kami itu memerintahkan kami untuk memerangi kalian hinga 
kalian menyembah Allah saja atau kalian membayar jizyah. Dan Nabi kami shallallahu 'alaihi 
wasallam mengabarkan kepada kami tentang risalah ajaran Rabb kami bahwa siapa saja 
orang dari kami yang terbunuh maka dia akan masuk surga dengan kenikmatan yang belum 
pernah dia lihat sekalipun, dan siapa yang tetap hidup diantara kami maka dia akan 
menguasai kalian". Kemudian an-Nu'man berkata: "Seringkali Allah menyertakan kamu 
dalam peperangan bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam semacam itu, yang tidak akan 
membuat kamu menyesal dan terhina. Dan aku juga pernah ikut berperang bersama 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, apabila Beliau belum memulainya di awal siang, 
Beliau menunggu hingga angin bertiup dan waktu-waktu shalat telah masuk". 


Bab: Jika imam membuat perjanjian dengan pemimpin suatu kaum, apakah itu 
berlaku dengan penduduk lainnya? 


PA سے و‎ 4 Lla 2242 2 275 1 gos. ل 2 | م وم‎ 
ME NE GAS ES AI AE Eh يكار حدككا هبب‎ gi e 


FEFA APA SEN ea 4 NGA BA) 
2 pr SS داو کت‎ Ta Ade Ra Papan 3 


2926. Telah bercerita kepada kami Sahal bin Bakkar telah bercerita kepada kami Wuhaib dari 
'Amru bin Yahya dari 'Abbas as-Sa'idiy dari Abu Humaid as-Sa'idiy berkata; "Kami ikut perang 
Tabuk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu raja Aylah memberi hadiah seekor 
baghal berwarna putih kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Beliau (membalas) 
dengan memakaikan burdah kepada raja itu dan menetapkan baginya untuk tetap berkuasa 
atas negerinya". 


و 


7 ر‎ 
اللْعَلِيّهِ‎ A TTA 
z 


Bab: Wasiat untuk orang yang menerima dzimma Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa 
Sallam 


EE E E a ور‎ A 
I يَهَبنَقدَامَة التَميمِيّ‎ 3 La JG شغد دا د‎ Aa هټن أن لياس‎ na 


ag aaa صِنَايَا أي رَالْمُؤْمِدْينَكَالَأُوصِيكم‎ AiE ASE عنه‎ KPA بلطا برضي‎ PA Gara 


2927. Telah bercerita kepada kami Adam bin Abu Iyas telah bercerita kepada kami Syu'bah 
telah bercerita kepada kami Abu Jamrah berkata aku mendengar Juwairiyah bin Qudamah 
at-Tamimiy berkata aku mendengar 'Umar bin Al Khoththob radliallahu 'anhu ketika kami 
berkata kepadanya, "Berilah kami washiat wahai Amirul Mu'minin", dia berkata: "Aku 
washiatkan kepada kalian tentang perlindungan Allah (terhadap ahlu dzimmah, orangkafir 
yang dilindungi) karena dia merupakan perlindungan Nabi kalian sekaligus sebagai sumber 
rezeki bagi orang-orang miskin kalian". 


Bab: Tanah Bahrain yang Rasulullah Shallallahu "alaihi wa Sallam bagi 


SAKA NG PEN AA EWA AS پوش‎ 2 AAA 


Par BE 2 No o AN la sala Par 


SSI KAK KA دا كھ‎ sa 
و‎ 5 1 Page: 


2928. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Zuhair dari 
Yahya bin Sa'id be aku mendengar Anas radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam memanggil Kaum Anshar untuk menetapkan bagian mereka (harta fa'i) negeri 
Bahrain, maka mereka berkata: "Tidak, demi Allah, hingga Tuan menetapkan juga (bagian 


4 
أنه 


yang sama) buat saudara-saudara kami dari Quraisy". Maka Beliau jawab ucapan mereka 
sekehendak Allah. Selanjutnya Beliau bersabda: "Kelak kalian akan melihat setelahku sikap- 
sikap egoism, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku di telaga al-Haudl". 


MEA AM 353 اهےقال اخ‎ e ; Jaa AS عَبَدِ لله‎ Aa EA 


AEREN JL NE NA AA, 
lasai TN PTN Jisas MAK TYANG a امال ا ن‎ 


A 


Peni LSG adane la pak AS عكر رسو‎ GA SEP كن كان‎ AN JA 


ANAN 3 II JA 38 BSE El D LN SIA BARAT 
Wi Ia GA حمس‎ SEL ALA 


Z 


AN Nyai phi JJ PKS 


ر 


Al b NGABA NB p ii 2 Abel aaa 
: LA SAN Panda BA ses ف‎ TN TAN Peran 
D Na ول‎ Pn KAKA Tenang 


AT ALA 


Ka JANGGEL Sala 6 رفع لقال لا قال‎ Rans A Gas وت‎ rE كور‎ 


r 


ah Aa ANG SAH D بَعْصھ ير‎ ASIAN as salah ih 
AN IAI gan AE abane gan ia KAL A AS ال يُتبِعْهُبَصَرَ‎ SAS Bapa عل‎ 
Bak PAM 


2929. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Isma'il bin 
Ibrahim berkata telah mengabarkan kepadaku Rauh bin Al Qasim dari Muhammad bin Al 
Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepadaku: "Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain, aku 
pasti memberimu sekian, sekian dan sekian". Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
telah meninggal dunia, dan datang harta dari negeri Bahrain, Abu bakr berkata: "Siapa yang 
telah dijanjikan sesuatu oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendaklah menemui 
aku". Maka aku menemuinya lalu kukatakan, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
berkata kepadaku, "Seandainya tiba kepada kita harta dari negeri Bahrain aku pasti 
memberikan kepadamu sekian, sekian dan sekian". Dia berkata kepadaku: "Ulurkan 
tanganmu". Lalu aku mengulurkan kedua belah telapak tanganku". Lalu dia berkata 
kepadaku: "Hitunglah". Aku menghitungnya, ternyata jumlahnya lima ratus sehingga 
keseluruhannya dia memberiku seribu lima ratus". Dan berkata Ibrahim bin Thaman dari 
'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dari Anas: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dikirimi harta dari 
Bahrain lalu Beliau berkata: "Lertakkanlah di masjid". Terrnyata itu merupalkan harta yang 
paling banyak yang pernah diterima oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika Al 
'Abbas mendatangi Beliau, dia berkata: "Wahai Rasulullah, berilah aku. Akan kugunakan 


untuk menebus diriku dan menebus "Agil" Beliau berkata: "Ambillah". Maka dia 
mengambilnya dengan menggunakan bajunya lalu dia pergi dengan memanggulnya namun 
tidak kuat. Dia berkata; "Perintahkanlah sebagian mereka untuk membantuku 
mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Dia malah berkata: "Kalau begitu kamu yang 
membantuku mengangkatnya". Beliau berkata: "Tidak". Maka Al 'Abbas menumpahkan 
sebagiannya lalu mencoba untuk mengangkatnya kembali namun tetap tidak kuat. Maka dia 
berkata lagi: "Perintahkanlah sebagian mereka untuk membantuku mengangkatnya". Beliau 
berkata: "Tidak". Dia berkata lagi: "Kalau begitu kamu yang membantuku mengangkatnya". 
Beliau berkata: "Tidak". Lalu Al 'Abbas menumpahkan lagi sebagiannya kemudian 
memanggulnya di atas pundaknya lalu pergi. Beliau terus saja memperhatikan Al 'Abbas 
hingga menghilang dari pandangan kami karena kagum dengan semangatnya dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah beranjak dari posisinya dan terus mengumpulkan 
dirham". 


Bab: Dosa orang yang membunuh kafir mu'ahad yang tidak berbuat kesalahan 


AACS AE LAN SAS SS ait SS‏ َي اله 
GN Ge‏ 


.2 م ر ا Tata AURA 21245 Wah NG A‏ | 2117 م و ا ر 
A sd‏ ,2 و ور > > 21 
ريحهاتو جَدمنْمَسيرةاربعینعامًا 
Telah bercerita kepada kami Qais bin Hafsh telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid‏ .2930 
telah bercerita kepada kami Al Hasan bin 'Amru telah bercerita kepada kami Mujahid dari‏ 
'Abdullah bin 'Amru radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:‏ 
"Barang siapa yang membunuh mu'ahad (orang kafir yang terikat perjanjian) maka dia tidak‏ 
akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga itu dapat dirasakan dari jarak‏ 
empat puluh tahun perjalanan".‏ 


Bab: Mengusir orang-orang yahudi dari jazirah Arab 


و وور TA‏ 


SEE BAN AN AA سويد‎ PSO JEANS شت‎ SINGA SS 
GG PAN ALA JUS ala PPG NYA LANG الْمَسَجِدِحَرَ‎ GIRL 
SA) KAT NA AJAH او‎ ALE ALÁ Senai حى‎ 
AH INN ALAN PRA laa Hak padha gni 


رر 3 


ورسولة 

2931. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al LAits 
berkata telah bercerita kepadaku Sa'id Al Magbariy dari bapakmya dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: "Ketika kami sedang berada di masjid, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar seraya berkata: "Berangkatlah kalian menemui orang-orang Yahudi". Maka 
kami keluar hingga ketika sampai di rumah Al Midras, Beliau bersabda: "Masuklah kedalam 
Islam maka kalian akan selamat, dan ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasul-Nya 


dan aku hendak mengusir kalian dari daerah ini, Maka barangsiapa dari kalian yang memiliki 
harta hendaklah dia menjualnya. Jika tidak mau, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan 
Rasul-Nya". 


Pe PI MEP Z نايم‎ ENE کد اشد‎ 
Ab th de SA ليبن‎ Soma A 


رو 


pý‏ س ما 35 يوالم 1 SGo ás aas gala yaa AA ap AJE‏ ف كنت 
A 7 Az‏ بح > Q P‏ 

bantai‏ ضِلَوَابَعَدَةأْبَدَاقَتَمَارَ ARA E i P‏ اسَتَفْهِمُوهُ 

PRE: اال‎ 2 M8 NG SPA Arya hose bandana 


- 
2 ر4 


DU ANE BA Yani AA 


Sun Pal ABA É 


en NGA JELEK 0 pA 


2932. Telah bercerita kepada kami Muhammad telah bercerita kepada kami Ibnu 'Uyainah 
dari Sulaiman bin Abu Muslim Al Ahwal dia mendengar Sa'id bin Jubair mendengar Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhu berkata; "Hari Kamis, apakah hari Kamis?". Kemudian dia menangis 
hingga air matanya membasahi pasir. Aku bertanya kepadanya Dia berkata; "Wahai 'Abbas, 
ada apa dengan hari Kamis?". Dia berkata; "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertambah 
parah sakitnya pada hari Kamis lalu Beliau berkata: "Berikan aku buku karena aku akan 
menuliskan untuk kalian suatu ketetapan yang kalian tidak akan sesat setelahnya selama- 
lamanya". Kemudian orang-orang bertengkar padahal tidak sepatutnya mereka bertengkar 
di hadapan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Mereka ada yang berkata; "Apakah Beliau 
terdiam?". Mereka mencari tahu tentang Beliau Maka Beliau berkata: "Tinggalkanlah aku. 
Sungguh aku sedang menghadapi perkara yang lebih baik dari apa yang kalian ajak aku 
kepadanya". Lalu Beliau berwasiat dengan tiga hal; "Usirlah orang-orang musyrikin dari 
jazirah 'Arab, berilah hadiah kepada tamu (utusan) seperti yang aku pernah berikan kepada 
mereka". Dan yang ketiga adalah perkara yang lebih baik, namun apakah Beliau terdiam atau 
telah mengatakannya namun aku telah lupa". Sufyan berkata; "Yang terakhir ini dari 
perkataan Sulaiman' 


Bab: Jika orang-orang musyrik berkhianat kepada Muslimin apakah mereka 
dimaafkan? 


SARA BEM NANA اله بن يو‎ 4) NA ANA 
BIS Ala: 2 TANYA Da ESA AI ESL رضي‎ 
As Hb JA jaki Pena MI امن‎ MA دو سام‎ 


a PAN JBG ISS بو‎ lia ليهو م‎ ALZA S IAE a 


LA pa 


SE AAA PEN na ني‎ PESAN KESE 


JS A Aa SA MENGAN IBAN AK SA 
sii HR لَهَلَ‎ CA 3 Aa سم ا خسو‎ sa A 


4 


ia KIE WG ENAA 2 JANG AS, NG êsak li faa 
desas مون‎ 3 AGE ES کان‎ ‘IEK JE 


2933. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits 
berkata telah bercerita kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id Al Magbariy dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: "Ketika Khaibar ditaklukan, Nabi shallallahu "alaihi wasallam diberi 
hadiah seekor kambing yang didalamnya ditaruh racun. Maka Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam berkata: "Kumpulkan di hadapanku orang-orang yang ada disini dari kalangan 
Yahudi". Maka mereka berkumpul di hadapan Beliau lalu Beliau berkata: "Aku bertanya satu 
hal kepada kalian, apakah kalian akan membenarkan aku tentang suatu masalah?". Mereka 
menjawab; "Ya". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada mereka: "Siapa orang tua 
kalian". Mereka menjawab: "Si fulan". Beliau berkata: "Kalian berdusta. Yang sebenarnya 
orang tua kalian adalah si anu". Mereka berkata: "Anda benar". Lalu Beliau bertanya lagi: 
"Apakah kalian akan membenarkan aku tentang suatu masalah yang akan aku tanyakan?". 
Mereka menjawab: "Ya, wahai Abu Al Qasim. Seandainya kami berdusta, Anda pasti 
mengetahui kedustaan kami sebagaimana Anda mengetahui orangtua kami". Beliau 
bertanya: "Siapakah yang menjadi penduduk neraka?". Mereka menjawab: "Kami akan 
berada di dalamnya sebentar lalu kalian (kaum Muslimin) akan mengiringi masuk ke 
dalamnya". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tinggallah kalian dengan hina di 
dalamnya. Demi Allah, sungguh kami tidak akan mengikuti kalian ke dalamnya selama- 
lamanya". Kemudian Beliau bertanya lagi: "Apakah kalian akan membenarkan aku tentang 
suatu masalah yang akan aku tanyakan?". Mereka menjawab: "Ya, wahai Abu Al Qasim". 
Beliau bertanya: "Apakah kalian telah memasukkan racun ke dalam kambing ini?" Mereka 
menjawab, "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apa yang mendorong Ikalian berbuat begitu?". 
Mereka menjawab: "Kami hanya ingin menguji Seandainya anda berdusta (mengaku sebagai 
Nabi) kami dapat beristirahat dari anda. Dan seandainya anda benar seorang Nabi maka 
racun itu tidak akan dapat mendatangkan bahaya buat anda". 


Bab: Doa imam bagi orang-orang yang melanggar perjanjian 


NG gadi PELAN sp JUS A Laiho s$s o o E 


e KALA A en SUS 


r 


aas ia AN pin Pan ARA 29 KE ع‎ 


r 


ajaaa BARU لاء تو همو‎ AN DAS A PENA 


2934. Telah bercerita kepada kami Abu an-Nu'man telah bercerita kepada kami Tsabit bin 
Azid telah bercerita kepada kami 'Ashim berkata aku bertanya kepada Anas radliallahu 'anhu 
tentang (membaca do'a) gunut sebelum ruku'. Aku katakan: "Seseorang berpendapat bahwa 
anda mengatakan qunut setelah ruku'?". Maka dia menjawab: "Orang itu berdusta". 
Kemudian dia bercerita kepada kami dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau 
pernah membaca do'a gunut setelah ruku' untuk memohon kebinasaan orang-orang yang 
masih hidup dari Bani Sulaim". Dia berkata: "Beliau mengutus empat puluh atau tujuh puluh, 
(dia ragu jumlah pastinya), para penghapal al-Qur'an kepada beberapa orang musyrikin lalu 
Beliau menawarkan para penghafal al-Our'an itu kepada mereka namun mereka 
membantainya. Saat itu antara mereka dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sudah ada 
perjanjian. Aku belum pernah melihat Beliau marah seperti marahnya Beliau terhadap para 
pembantai itu". 


Bab: Perlindungan yang diberikan oleh kaum wanita 


A‏ م دعام 18 را وء ASES‏ و ره Jas RaR Gy‏ ا 
AGE USS‏ بن يو pat NG NGGAK Ta‏ مول عْمَرَ NI Sa‏ 


Z A 


AÝ elJ sd Lak a Sei iyisi Aa 
3 و رم‎ 


A8 7 AN par‏ ماو LIT 04 5 5 LN LAIL‏ مه 
و 4 EIN AA ROE EENAA 545 NUSA‏ 


Helo مسرو گام قصل كما ر‎ Ak; ne PISA EL 


1 
ah 


ANI gen IS NG nusa A3 NE, st 


ASA sa NE. 


2935. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu An Nadlar, maula 'Umar bin 'Ubaidullah bahwa Abu Murrah, maula Ummu 
Hani' binti Abu Thalib mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Ummu Hani' binti 
AbuThalib berkata: "Aku pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari 
pembebasan Makkah ternyata Beliau sedang mandi, dan Fathimah, putri Beliau 
menutupinya dengan tabir. Aku memberi salam kepada Beliau lalu Beliau bertanya: "Siapa 
ini?". Aku jawab; "Aku Ummu Hani' binti Abu Thalib". Beliau berkata: "Marhaban (selamat 
datang) Ummu Hani". Setelah selesai mandi, Beliau shalat delapan raka'at dengan 
berselimut pada satu baju. Aku berkata: "Wahai Rasulullah, anak ibuku ('Ali bin Abu Thalib 
radliallahu 'anhu) mengatakan dia telah membunuh seseorang yang telah kulindungi, yakni 
Fulan bin Hubairah". Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: " Kami 
melindungi seseorang yang kau lindungi wahai Ummu Hani". Ummu Hani' berkata: "Saat itu 
adalah waktu dhuha". 


A -‏ بمو 
£ 


SEN SEL, olah IA 


Bab: Jaminan dan perlindungan kaum muslimin 


CI Na كِيمعَنالْأَعَمَضِعَنْ‎ GRAN AS 


Ar 14 


Jawi KAN SA AN 3 Iin ABG ISA AN PEES bie 


2 او ر او سر 3 2 سه‎ PN ا هم‎ e: 
ANA baa حَرَمُمَابَينَ عير ال كَذَاقَمَنَأَحْدَتَفِيبَاحَدَنَاأ آوَى فيبَا‎ Penak 


6 


A فلك‎ Jina Sa ga AE منص ریو ادل ومن وء‎ JAE Vina AA SUNAN 
NG Jinah AINI Sepak Ah 


2936. Telah bercerita kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Waki' dari 
Al A'masy dari Ibrahim at-Taymiy dari bapaknya berkata, " "Ali menyampaikan khathbah 
kepada kami, katanya; "Tidak ada kitab yang kita baca selain Kitab Allah Ta'ala ini dan apa 
yang ada pada ash-shahifah (lembaran-lembaran hadits) ini", yang Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, isinya: "Disana disebutkan penjelasan hukum luka-luka 
sekaligus masa berlakunya dan Madinah adalah tanah suci yang wilayahnya antara sumber 
air hingga wilayah anu. Maka barangsiapa yang berbuat kemungkaran (bid'ah) yang dilarang 
agama didalamnya atau membantu orang berbuat bid'ah maka orang itu akan mendapat 
laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia dan tidak akan diterima darinya amalan 
'ibadah wajib dan sunnahnya” (atau taubat dan tebusannya). Dan siappaun budak yang 
berwala' bukan kepada majikannya, maka dia akan mendapat hukuman seperti itu juga, dan 
perlindungan Kaum Muslimin adalah satu, maka barangsiapa melepas ikatan perjanjian 
dengan seorang muslim maka orang itu akan mendapat hukuman seperti itu juga". 


Bab: Berdamai dengan kaum musyrikin dengan harta dan selainnya 


ر ېراو 82 ,119 RZ‏ 8 > وااو 5 NIET‏ ەر mi‏ و < سم ور و 0 ر 

AS ی‎ Nop لمقضل حَدَتَْايَحَيَى شیر بن سار عر سھل‎ ESN هو‎ SI 
بن نسار عن سهل ب نابي‎ KANGGE ضع هو اين يحيى‎ 

A2 


م LÄ‏ لو درم م - T MENEP IA‏ ار 2 2 
قال Ben "PE US‏ يد الى خير وهي ڊ 5 Sea ike Ka‏ 


A AN BA NA La 33 وهو‎ ka AN مُحَيَصَةإل‎ 


5 


Dar andil sala PA SIA PANAS Sesi‏ من یکلم قال 
les PA AIA KALA HILIR‏ أَوْصَاحِبَكُمْ 


LA a 


PIALA يڪم و ديمس ين‎ KN هدو لم ر‎ AAS 3 J6 
کار تاه رصل اکب وسم عند‎ 


2937. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Bisyir, dia adalah 
anak Al Mufadlal telah bercerita kepada kami Yahya dari Busyair bin Yasar dari Sahal binAbi 
Hatsmah berkata; "Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid berangkat 
menuju Khaibar yang saat itu Khaibar terikat dengan perjanjian damai lalu keduanya 
terpisah. Kemudian Muhayyishah mendapatkan 'Abdullah bin Sahal dalam keadaan gugur 
bersimbah darah lalu dia menguburkannya. Kemudian dia kembali ke Madinah. Lalu 'Abdur 
Rahman bin Sahal, Muhayyishah dan Huwayyishah, keduanya anak Mas'ud, menemui Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam. 'Abdur Rahman bin Sahal memulai berbicara Namun Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Tolong yang bicara yang lebih tua, tolong yang bicara 
yang lebih tua". Dia ('Abdur Rahman) memang yang paling muda usia diantara kaum yang 
hadir, lalu dia pun diam. Maka keduanya (anak Mas'ud) berbicara". Beliau 


Shallallahu'alaihiwasallam bertanya: "Hendaknya kalian bersumpah sehingga bisa menuntut 
pembunuhnya atau kalian tuntut darah saudara kalian". Mereka berkata: "Bagaimana kami 
dapat bersumpah padahal kami tidak menyaksikan dan tidak melihat kejadiannya". Beliau 
berkata: "Kalau begitu kaum Yahudi bisa menyatakan ketidakterlibatannya dengan lima 
puluh sumpah". Mereka bertanya: "Bagaimana mungkin kami terima sumpah kaum kafir?". 
Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membayar diyatnya dari harta Beliau sendiri". 


Bab: Keutamaan menetapi perjanjian 
KE AE SA LE MSN a AE d NG JS 0 
0 Karta senin aah WAN En na 
Ú gokie a sae A A SA گان‎ Gaya 


0 
فرش 


2938. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah mengabarkan kepadanya 
bahwa 'Abdullah bin 'Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb bin 
Umayyah mengabarkan kepadanya bahwa, Raja Heraklius pernah mengutus utusan 
kepadanya saat dia bersama rombongan pedagang Ouraisy sedang berkunjung ke negeri 
Syam, tepatnya pada masa ada perjanjian damai (gencatan senjata) yang dibuat antara 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Sufyan tentang orang-orang Kafir Quraisy". 


Bab: Apakah ahli dimmah yang melakukan sihir dilakukan 


AAN Ep أي‎ ME هه ام قال‎ SA BEN RASA gi 
Ka IA AN JAS sa 


2939. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami Yahya telah bercerita kepada kami Hisyam berkata telah bercerita kepadaku bapakku 
dari 'Aisyah radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah disihir sehingga 
terbayang oleh beliau melakukan sesuatu padahal tidak." 


Bab: Waspada dengan pengkhianatan 


2 سس 


د KATA Png NAN AB NAN SAN MIS LAN SIS‏ فت en‏ يقل 


4 
ر ع تير A s2‏ 


a a و عله‎ AN Je Ga قال اتيت‎ PISA Nan GN الَا‎ 
Az - P وم‎ EA PA Sej 2? NANG Ba “Gan ل‎ - 
H3 > II D 


A 


el Aa SA جلاک وتار يطل ساخطًا‎ De Main PANAS 


7 
وزغي A‏ 2م 94 


La Kan Don F‏ بيني EA‏ تحت نْمَانِينَ 
úf- FANS 3S KESAH‏ 


2940. Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy telah bercerita kepada kami Al Walid bin 
Muslim telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Al 'Alaa' bin Zabr berkata aku mendengar 
Busr bin 'Ubaidullah bahwa dia mendengar Abu Idris berkata aku mendengar 'Auf bin Malik 
berkata: "Aku menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam ketika terjadi perang Tabuk saat 
Beliau sedang berada di tenda terbuat dari kulit yang disamak. Beliau bersabda: "Hitunglah 
enam perkara yang akan timbul menjelang hari giyamat. Kematianku, dibebaskannya Baitul 
Magdis, kematian yang menyerang kalian bagaikan penyakit yang menyerang kambing 
sehingga mati seketika, melimpahnya harta hingga ada seseorang yang diberi seratus dinar 
namun masih marah (merasa kurang), timbulnya fitnah sehingga tidak ada satupun rumah 
orang Arab melainkan akan dimasukinya dan perjanjian antara kalian dan bangsa Bani Al 
Ashfar (Eropa) lalu mereka mengkhiyanati perjanjian kemudian mereka mengepung kalian 
dibawah delapan bendera (panji-panji) perang yang pada setiap bendera terdiri dari dua 
belas ribu personil". 


Bab: Bagaimana membatalkan perjanjian dengan orang-orang yang terikat dengan 
perjanjian 


و دام 


SEE BAN NG RN Esa ANUS PASS 


ka Ana 13 Gak na ntah 
ISA KANGA AN Je BNSP BW 3332 
3 D silg حَجَدَالَوَ کا‎ EA وَلِكَالْعَام لم يَحْجَّ‎ NI ر‎ & 


2941. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy telah mengabarkan kepada kami Humaid bin 'Abdur Rahman bahwa Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Abu Bakr mengutusku sebagai orang diantara orang- 
orang yang menyampaikan pengumuman pada hari Nahar (tanggal sepuluh Dzul Hijjah) di 
Mina, yang isinya: "Tidak boleh bagi orang musyrik melaksanakan hajji setelah tahun ini, 
tidak boleh mereka melakukan thawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang dan hajji akbar 
adalah hari Nahar". Dan sesungguhnya disebut haji akbar karena adanya pernyataan orang- 
orang tentang hajji ashghar (kecil) maka Abu Bakr mengumumkan kepada manusia pada 
musim hajji tahun itu bahwa (hajji akbar) adalah saat orang-orang musyrik tidak berhaji pada 
haji wada' yang ketika itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakannya". 


Bab: Dosa seseorang yang mengadakan perjanjian lalu khianat 


PEG IA AE GAN AAS NAN Asa 70 PUKANG 
Wawa as HAJI ايهو سم‎ de قال قال ر س‎ 000 


EEE‏ ر م م2 


AVAKS‏ مَنَإِدَاحَدَّتٌ 5536 )5 AE ABE yA aé‏ حَاصفَجَرَوَ A‏ 13 دە غ 
؟ SA MA BASU‏ 3 يَدَعَهَا 


2942. Telah bercerita kepada kami:: Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhu 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal bila ada pada 
seseorang maka dia adalah seorang munafig tulen yaitu orang yang jika berbicara dusta, jika 
berjanji mengingkari, jika diberi amanat dia khiyanat dan jika berseteru dia curang dan 
barangsiapa yang ada padanya salah satu sifat itu, dia punya sifat nifag hingga dia 
meninggalkannya." 


MEA ATA‏ بن گنیر AAN AE NE NAS IN‏ رضي ا 
عَنَهُكَالَمَا LANGEN A ls sgt Par AN aan MS‏ صل لله 


KEDAI aa NASA PELAN Parapat. Kara 


ai 


ASI, a daa Za aa JANG PA 
SIA PENA Ka JANG HN SIT AAA AI 


AES A MN SI الهو‎ ada Sa gag) A0 33 
Pad. 0 2 0 P 2 4 0 
Ge BN am daya اساد‎ Aa KAMUS مُوسَى‎ 


A 


5 S3 AI SENG ذَلِكَ‎ RS GA Ibn al gê SENAR IS 


Je ên gan ANA ES IBI AN NG Gg ALAN Sean UNA 


AN AN ELSA KAA LA sae الله‎ 


1 
ت‎ A 


CX 
Gx 
5 
8 
ÈX 


Q 

` Ea 
حا‎ 
Q 
— 


2943. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim at-Taymiy dari bapaknya dari 'Ali radliallahu 'anhu 
berkata: "Tidak ada yang kami tulis dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kecuali Al Qur'an 
dan apa yang ada pada ash-shahifah (lembaran-lembaran hadits) ini", dimana Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Madinah adalah tanah suci yang wilayahnya antara 
gunung ini hingga wilayah anu. Maka barangsiapa yang berbuat kemungkaran (bid'ah) yang 
dilarang agama didalamnya atau membantu orang berbuat bid'ah maka orang itu akan 
mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia, dan tidak akan diterima 
darinya amalan 'ibadah wajib dan sunnahnya" (atau taubat dan tebusannya). Dan 
perlindungan Kaum Muslimin adalah sama, maksudnya orang yang paling rendahpun bisa 
menggunakan hak perlindungannya. Maka barangsiapa melanggar ikatan perjanjian seorang 
muslim maka orang itu akan mendapat laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia 
dan tidak akan diterima darinya amalan 'ibadah wajib dan sunnahnya”. Dan siapapun budak 
yang berwala' bukan kepada majikannya, maka ia mendapat laknat dari Allah, para malaikat 
dan seluruh manusia dan tidak akan diterima darinya amalan 'ibadah wajib dan sunnahnya”. 


Berkata Abu Musa telah bercerita kepada kami Hasyim bin Al Qasim telah bercerita kepada 
kami Ishag bin Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Bagaimana 
yang kalian lakukan jika kalian tidak bisa lagi mengambil dinar dan juga dirham (jizyah)?". 
Ditanyakan kepadanya: "Bagaimana kamu melihatnya hal itu dapat terjadi, wahai Abu 
Hurairah?". Dia menjawab, "Bagiku, demi Dzat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangan- 
Nya, aku mengambilnya seorang yang jujur (muhammad) dan berita yang dibawanya adalah 
benar. Mereka tanyakan "Apakah itu?". Dia berkata: "Itu karena perjanjian Allah dan Rasul- 
Nya telah dilanggar, sehingga Allah mengeraskan hati-hati orang ahlu dzimmah lalu mereka 
enggan mengeluarkan harta yang ada ditangan mereka". 


£ 


- ر Papa‏ ا 2A A w A LA 16 EN‏ 
ای اغا وات JG aa‏ معت الأَعَمَسقَالَسَأْلْتٌ أَبَاوَ ni‏ شَهِرَتَصِفْينَقَالَنَعَمْ 
ataa‏ بََحُتَيْفٍ يهو ل ا موا را يڪم ر EN‏ يو ما ي جَدْدَلِ ولو PAS abah‏ 


AOA Pap Ne AN sê ES Pen aya Ara NIA 
E ار رف‎ 
2944. Bab. Telah bercerita kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abu 
Hamzah berkata aku mendengar Al A'masy berkata; aku bertanya kepada Abu Wa'il; 
"Apakah kamu terlibat dalam perang Shiffin?”". Dia menjawab: "Ya, dan saat itu aku 
mendengar Sahal bin Hunaif berseru: "Berhati-hatilah kalian dengan pendapat kalian. 
Sungguh aku pernah melihat diriku sendiri pada peristiwa Abu Jandal (Perjanjian 
Hudaibiyah), seandainya aku sanggup menolak perintah (keputusan) Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentu aku sudah menolaknya saat itu, tidaklah kami letakkan pedang diatas 
pundak kami karena tragedi yang memilukan itu selain memudahkan kami mencermati 
permasalahan yang kami sadari, ada masalah lain dalam tragedi itu. 


Pd - 5 PNG GA ر عو‎ ANG NG 

papa dana kin E IN وو‎ TT 

A LENG NGA Ze l 4 Luh مو م و‎ MAA GAA 2 2 AR 
LABA Pok BAH Ma رَس‎ AS VE ai 


se 7 PA 


SEN‏ عل ايل ليل es ANG‏ ب 
Axa Lag K3 03 A < Tx as ws Gn ant far‏ 
JPN‏ قال ىقال َعَم نعطي GIDS ati An CASN LINI gu‏ 
nyang Kai RAN Sa Sasa‏ 


صل SI Il AE‏ رسو SNI II‏ تسو BAN‏ أهَارَ سول ال 


WA Z 
LA wW 


Rena SAPA a Ge E الله‎ Jo 


2945. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Yahya bin Adam telah bercerita kepada kami Yazid bin 'Abdul 'Aziz dari bapaknya telah 
bercerita kepada kami Habib bin Abu Tsabit berkata telah bercerita kepadaku Abu Wa'il 


ANY yaa Ba 


2 


berkata: Kami terlibat dalam perang Shiffiin lalu Sahal bin Hunaif berkata: "Wahai sekalian 
manusia, berhati-hatilah kalian dengan diri kalian. Sungguh kami pernah bersama Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam pada hari Perjanjian Hudaibiyah. Seandainya saat itu kami 
berpendapat untuk perang pasti kami sudah berperang hingga datang 'Umar bin Al 
Khaththab seraya berkata: "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran 
sedangkan mereka di atas kebathilan?". Beliau Shallallahu'alaihiwasallam menjawab: "Ya, 
benar". Lalu dia bertanya lagi: "Bukankah siapa yang gugur diantara kita akan masuk surga 
sedang orang yang tewas dari mereka akan masuk neraka?" Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam menjawab: "Ya, benar". 'Umar bertanya: "Lalu atas dasar alasan 
apa kita menimpakan kehinaan dalam agama kita ini, apakah kita akan pulang sedangkan 
Allah belum memutuskan perkara antara kita dan mereka?" Maka Beliau menjawab: "Wahai 
putra Al Khaththab, aku ini Rasulullah dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan aku 
selamanya". Kemudian 'Umar mendatangi Abu Bakr lalu mengatakan seperti yang dia 
katakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Abu Bakr berkata: "Beliau itu 
Rasulullah dan Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan Beliau selamanya". Maka 
kemudian turunlah surah al-Fath lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membacakannya 
kepada 'Umar hingga akhir surat. Lalu 'Umar bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah 
(keputusan) ini tanda kemenangan?". Beliau menjawab: "Ya". 


PENA Na Ge هام بن‎ Ie! HAN a Per ara 


ANA As ARE SA IANG PASI NELLA رضي‎ 
A 


عَلَيَهِوَسَلَّم myar SAN Ma‏ ولاه شا عليه kN kapalé‏ رَسُولَاللَّهَإِنَأمَى 


LA 


AN 2. #JElgk ya Kesas 


2946. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Hatim bin 
Isma'il dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Asma' binti bau Bakr radliallahu 'anhuma 
berkata; Ibuku menemuiku saat itu dia masih musyrik ketika quraisy muslimin mengikat 
perjanjian dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ayahnya, lalu aku meminta 
pendapat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Aku katakan; "Wahai Rasulullah, 
Ibuku datang kepadaku dan dia sangat ingin (aku berbuat baik padanya), apakah aku harus 
tetap menjalin hubungan dengan ibuku?". Beliau menjawab: "Ya, sambunglah silaturrahim 
dengannya". 


Bab: Berdamai selama tiga hari atau waktu tertentu 

AAS AN Pera JANG‏ شر PA IS‏ اهيبن يُوسُفَ 3 إِسَحَاقَ 
Sean da‏ رضي HAH PAG NIS NGGEN‏ 
يعد VI SEE AS Nai AG NS Ta sasi Jai atas‏ 
gu‏ و لا ید عو م IE‏ الط ج ع ا طالب 
5 إلا يجلبَانٍالسّلا حوَلا يَدَعوَمِْهمم Da‏ بينم علي بنا ي SE‏ 


z 


A r 


WA ag PA < Ban GA A Ke ANG 2 << 
MERASA SINA او‎ NGANG geng aai ES 


A 3 ہم‎ 04 A 


و لڪنا كب هداما قا ى aae‏ الله محمد Ái ála‏ 


Was BIAN Ka NIA NANA Ayu یبال قال‎ VE رَسُو ل اشَمَكَالَوَ‎ 
Al Hana NG una 13 bong ala aa صل اللا‎ LA SE 56 


ر و 


VEREA NG gia gai: AAA TAN EN NA 


2947. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin "Utsman bin Hakim telah bercerita kepada 
kami Syuraih bin Malsmah telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Yusuf bin Abu Ishag 
berkata telah bercerita kepadaku bapakku dari Abu Ishag berkata telah bercerita kepadaku 
Al Bara' radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika hendak menunaikan 
'umrah Beliau mengutus utusan kepada penduduk Makkah untuk meminta mereka 
mengijinkan Beliau memasuki Makkah. Maka mereka mengajukan syarat kepada Beliau 
yaitu, Beliau tidak boleh tinggal di Makkah kecuali hanya tiga malam, Beliau tidak boleh 
masuk kota Makkah kecuali dalam keadaan senjata disarungkan dan Beliau tidak 
diperkenankan menda'wahi seorangpun. Lalu 'Ali bin Abu Thalib menuliskan syarat yang 
mereka ajukan. Dia menulis: "Inilah ketetapan yang dibuat oleh Muhammad Rasulullah". 
Maka mereka spontan berkata: "Kalau kami ketahui bahwa kamu Rasulullah, tentu kami 
tidak akan menghalangi kamu dan pasti kami sudah berbai'at kepadamu. Akan tetapi 
tulislah: "Inilah ketetapan yang dibuat oleh Muhammad bin 'Abdullah". Maka Beliau berkata: 
"Demi Alah, aku ini Muhammad bin 'Abdullah dan demi Allah aku ini benar Rasulullah". 
Perawi (Al Bara") berkata: "Saat itu 'Ali tidak mau menulisnya". Perawi berkata: "Maka Beliau 
berkata kepada 'Ali: "Hapuslah kalimat Rasulullah". 'Ali berkata: "Demi Allah, sekali-kali aku 
tidak akan menghapusnya". Beliau berkata: "Tunjukkan kepadaku tulisan kalimat itu". Perawi 
berkata: "Maka 'Ali menunjukkannya lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam menghapusnya 
dengan tangan Beliau. Ketika akhirnya Beliau masuk Makkah dan telah berlalu masa yang 
disyaratkan, mereka mendatangi 'Ali dan berkata: "Perintahkan temanmu itu agar segera 
meninggalkan (Makkah) ". Kemudian 'Ali menceritakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam maka Beliau berkata: "Ya". Lalu Beliau berangkat meninggalkan (Makkah) ". 


Bab: Membuang bangkai korban orang-orang musyrik 


KAS Cakra‏ دان بن PENERANGAN MIA A‏ ميم عب ِل 
TEA ECRI Lagia gaies £ BA Da‏ 


Z PETA Pad 


SA 56 PAN ATAU PANGAN Adaa KALA 
اليه و‎ NGABA aa -7 palicis bá eii 


Ra ره‎ e و‎ 0 Baa 2 ع لبر‎ B3 e 
aan AA GA ES شام و‎ Van HE LIA AU sia OKE 7 AMA 


ne a A ig ZA peros 2223 Nasa يبن‎ , 
AN áki KE teras AH WAN عا‎ TG, 383 25 ا‎ 


2948. Telah bercerita kepada kami 'Abdan bin 'Utsman berkata telah mengabarkan 
kepadaku bapakku dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari 'Amru bin Maimun dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu berkata; "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang sujud di 
sekeliling Beliau, ada orang-orang Musyrikin Quraisy lalu datang 'Uqbah bin Mu'ayth datang 
dengan membawa jeroan (isi perut) hewan sembelihan lalu meletakkannya pada punggung 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Beliau tidak mengangkat kepala Beliau hingga akhirnya 
datang Fathimah Alaihissalam membuangnya dari punggung Beliau dan berseru memanggil 
orang yang telah melakukan perbuatan itu. Kemudian Beliau berdo'a: "ALLOOHUMMA 
'ALAIKA ABA JAHL BIN HISYAM, WA'UTBAH BIN RABI'AH, WASYAIBAH BIN RABI'AH, 
WA'UQBAH BIN ABI MU'ITH, WA UMAYYAH BIN KHALAF, Ya Allah, aku serahkan (urusan) 
para pembesar Quraisy kepadaMu. Ya Allah aku serahkan (urusan) Abu Jahal bin Hisyam, 
'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, 'Ugbah bin Abu Mu'aith, Umayyah bin Khalaf atau 
Ubay bin Khalaf kepadaMu". Dan sungguh aku melihat mereka terbantai dalam perang 
Badar. Lalu mereka dilempar di sumur kecuali Umayyah atau Ubay karena dia adalah 
seorang yang berbadan besar dan ketika para shahabat hendak menyeretnya, anggota 
badannya terputus-putus sebelum dilempar kedalam sumur. 


Bab: Dosa penghianat kepada orang baik-baik atau orang jahat 


Ep AE Ja NE ENG ear NAN A NAN JEN ANAA 


2 Ka La - 


AN P AE AN aa‏ الْقِيَامَوَكَالَ Ka‏ يُتَصَبْوَقَالَ الح 

HERAN KA 

2949. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 

Sulaiman Al A'masy dari Abu Wa'il dari 'Abdullah dan dari Tsabit dari Anas dari Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagi setiap pengkhiyanat akan diberikan bendera 

pada hari giyamat". Salah seorang dari perawi tersebut berkata, "Bendera itu ditegakkan". 
Yang lainnya berkata: "Bendera itu terlihat pada hari giyamat sehingga dapat dikenali". 


NGGEN رضي‎ RE ب ڪن تاي ناين‎ Ng دتا عادد‎ KAA kena 
Ang BIAN LA Joel Asal AA سيٿ الب صل‎ Ca 


2950. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad 
bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma berkata, aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagi setiap pengkhiyanat akan diberikan 
bendera pada hari giyamat yang ditegakkan sesuai kadar pengkhiyanatannya"'. 


NENG‏ ڪب د PSA‏ يڙ a a‏ رضي اله 
BANGET AU NG a IS‏ َو GL gas sai, d‏ 


4 
مد 7 م 


AA‏ قافر واو قال وم S5 ITE SAE‏ مه الله يو AN Sa‏ وال دس فهو 
AA a‏ هكم حل IN‏ فيدلا 3 م حل لي in BEN‏ ار sé‏ 


حرام خر JANG‏ تم AAN AAL ALA‏ صد ولا قط قط من رهاو 


حت IE‏ يَارَسُولَ اللا إذْحِر ِنَم وتم م قال إا خر 


2951. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Jarir dari 
Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu "anhu berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada hari Pembebasan Makkah: "Tidak ada lagi hijrah 
akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan untuk 
berangkat berperang, berangkatlah". Dan Beliau juga bersabda pada hari Pembebasan 
Makkah: "Sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan (sucikan) sejak hari penciptaan 
langit dan bumi, maka dia akan tetap suci dengan pensucian dari Allah itu hingga hari 
giyamat, dan sesungguhnya tidaklah dihalalkan untuk berperang di dalamnya bagi 
seorangpun sebelumku, dan juga tidak dihalalkan bagiku kecuali sesaat saja dalam suatu 
hari, maka dia suci dengan pensucian Allah itu hingga hari giyamat, tidak boleh ditebang 
pepohonannya, tidak boleh diburu hewan buruannya dan tidak ditemukan satupun barang 
temuan kecuali harus dikembalikan kepada yang mengenalnya (pemiliknya) dan tidak boleh 
ditebang pepohonnya". Maka Al 'Abbas radliallahu 'anhu berkata: "Wahai Rasulullah, kecuali 
pohon idzkhir yang berguna untuk wewangian tukang besi mereka (penduduk Makkah) dan 
rumah-rumah mereka". Beliau bersabda: "Ya, kecuali pohon idzkhir". 


Kitab: Permulaan penciptaan makhlug 


Bab: Penjelasan tentang Firman Allah "Allah-lah yang telah menciptakan tujuh 
langit..." 


ia Si‏ كير EALE‏ ن جايح بر Ap) A An‏ حص 
suiga sie A‏ كمي اشوا 
قالو ALAS A‏ بلقب كيهل نمي NAH‏ ع يقب 
مث كر كاذو gia A a Nasa jag LA‏ 
H RAP Aa ke‏ 


2952. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan dari Jami' bin Syaddad dari Shafwan bin Muhriz dari 'Imran bin Hushain radliallahu 
'anhu berkata; "Datang rombongan orang dari Bani Tamim menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu Beliau berkata: "Wahai Bani Tamim, bergembiralah". Mereka berkata:: "Tuan 
telah memberikan kabar gembira kepada kami maka itu berilah kami (sesuatu) ". Seketika itu 
wajah Beliau berubah. Kemudian datang penduduk Yaman menemui Beliau, lalu Beliau 
berkata: "Wahai penduduk Yaman, terimalah kabar gembira jika Bani Tamim tidak mau 
menerimanya". Mereka berkata: "Kami siap menerimanya". Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mulai berbicara tentang penciptaan makhlug dan al-'Arsy. Tiba-tiba datang 
seseorang seraya berkata: "Wahai 'Imran, untamu hilang". Sayang sekali aku belum selesai 
mendengarkan apa yang Beliau sampaikan". 


Aa MPR همه‎ > fra 2A د 159 ا‎ ء٤‎ 2200 yae 2 le MA, 


ala EA Aa Jasa gas ادبن حص‎ NE iya 


ra 


bror 


NG sni 5‏ ا ِي مي ÊSA KAN PA) AN‏ َا 

: Se Jala AM SANA Ma rata aké aa kih 

KK NA IE, Aap SNI NGANG 2 2 GELAS ssi 
Ll tai Ml AN IIS AG PNG SAN Jean و‎ 

A‏ الَحُصين قاطت قدا هي يفطم د E PES Sii JA BINA‏ وقصيسىي 


A 5 2 KA BALA : 2, 2 2 5 5 Pn b? 5 » s3 PEK 
Sg asa رصي‎ SAN PS 0) bia 


PA NY RN ja d JR IS, SA AE GS a ak 


2953. Telah bercerita kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah bercerita kepada kami 
bapakku telah bercerita kepada kami Al A'masy telah bercerita kepada kami Jami bin 
Syaddad dari Shafwan bin Muhriz bahwa dia bercerita kepadanya dari "Imran bin Hushain 
radliallahu 'anhuma berkata: "Aku datang menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan 
untaku aku ikat di depan pintu. Kemudian datang rombongan dari Bani Tamim maka Beliau 
berkata: "Terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim". Mereka berkata: "Tuan telah 
memberikan kabar gembira kepada kami maka itu berilah kami (sesuatu) ". Mereka 
mengatakannya dua kali. Kemudian datang orang-orang dari penduduk Yaman menemui 
Beliau, lalu Beliau berkata: "Terimalah kabar gembira, wahai penduduk Yaman, jika Bani 
Tamim tidak mau menerimanya". Mereka berkata: "Kami siap menerimanya, wahai 
Rasulullah". Mereka berkata: "Kami datang kepada Tuan untuk menanyakan urusan ini 
(penciptaan makhlug) ". Maka Beliau berkata: "Dialah Allah yang tidak ada sesuatu selain Dia 
sedangkan 'arsy-Nya di atas air, lalu Dia menulis di didalam adz-Dzikir (Kitab) segala sesuatu 
(yang akan terjadi) lalu Dia menciptakan langit dan bumi". Tiba-tiba datang seorang penyeru 
seraya berkata: "Untamu hilang, wahai putra Al Hushain". Maka aku segera bergegas 
mencarinya ternyata unta itu dikacaukan oleh fatamorgana. Demi Allah, sungguh aku sangat 
ingin untuk membiarkanya (demi menuntaskan mendengar apa yang Beliau sampaikan). Dan 
'Isa meriwayatkan dari Ragabah dari Oais bin Muslim dari Tharig bin Syihab berkata aku 
mendengar 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di 
hadapan kami pada suatu tempat lalu Beliau mengabarkan tentang awal penciptaan 
makhlug hingga sampai pada ketetapan penduduk surga masuk ke tempat tinggal abadi 
mereka dan penduduk neraka juga masuk ke tempat tinggal abadi mereka, (dan tidak ada 
kejadian yang akan terjadi hingga hari giyamat melainkan Beliau mengabarkannya), maka 
(diantara kami) ada yang tetap menjaganya, siapa yang masih mengingatnya tentu ingat dan 
siapa yang lupa tentu melupakannya". 


ر ر A zi‏ ور ,: 26 5 5 Atu (Te‏ 2 ?56 
5S‏ عبد الله نا ی شَيّبَةَعَنَ ا ی Nn “NG EA EKA‏ ا 


A 


4 - 


Par GST EENEN Aela ALAN AN EIA 
JA ea Be SA 30 333 GEA ALA 3 25 


2954. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Abu Syaibah dari Abu Ahmad dari Sufyan dari 
Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Aku diperlihatkan ketika Allah berfirman: "Anak Adam mencaciku 
padahal tidak pantas dia mencaci-KU dan dia mendustakan-KU padahal tidak patut baginya. 
Caciannya kepadaKU yaitu ucapannya yang mengatakan bahwa AKU punya anak dan 
pendustaannya adalah ucapannya yang mengatakan bahwa tidak ada yang dapat 
mengemballikannya (setelah hancur dimakan tanah/mati) sebagaimana awal penciptaan- 
KU". 


Ie ANGEN NE IN ANE MEA SS dan AB SAS 


A 


هرَيْرَةَرَضِيَ NG NGALAM‏ رسو AN Ai 3 LA SN‏ ککب ف كتابە فهو 
ANG Pie‏ متي KALA‏ 


2955. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Mughirah 
bin 'Abdur Rahman Al Ourasyiy dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika Allah menetapkan 
penciptaan makhlug, Dia menulis di dalam Kitab-Nya, yang berada di sisi-Nya di atas ai-'Arsy 
(yang isinya): "Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan kemurkaan-Ku'". 


Bab: Penjelasan tentang tujuh bumi 


Na ES ناي‎ SEA, Ku A Bn 1 As NE 


Da BPA lêng gabag Se Mae akal ين‎ EL ِبر اهيبن‎ 


Ah‏ ر صر 


AAA الله‎ pe NG san5 ALAN BAKU گر‎ Kita Ji 
ine Apa 2-2 طُوَقَهُمِنَ‎ pidih 


2956. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
'Ulayyah dari 'Ali bin Al Mubarak telah bercerita kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari 
Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits dari Abu Salamah bin 'Abdur Rahman: Telah terjadi 
pertengkaran antara dirinya dan orang lain dalam perkara tanah lalu dia menemui 'Aisyah 
dan menceritakan hal itu kepadanya, maka 'Aisyah radliallahu 'anhuma berkata: "Wahai Abu 
Salamah hindarilah (berbuat aniaya) dalam urusan tanah karena Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam pernah bersabda: "Siapa yang pernah berbuat aniaya sejengkal saja (dalam 
perkara tanah) maka nanti dia akan dibebani (dikalungkan pada lehernya) tanah dari tujuh 
bumi". 


DIANA JELEK gigi PEN BG Bas 


- 
KAG 


ie adlah حسف به يو‎ Sa aaka sa اه‎ - 


2957. Telah bercerita kepada kami Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah dari Musa bin 'Ugbah dari Salim dari bapaknya berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan 
haknya maka pada hari giyamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi". 


2 4 A 0 g | د‎ 2 G 
<. P 5 No راس و ريت‎ 2 A Eik? 2 ررد و‎ 18? 2 iga و‎ AGA MK 
I ا اود و‎ 


DN a para NIEN IS ENRE aie? AN aa BELA Ge si SE 


s1 د‎ 4 PA £ سے‎ z 4 NA 2 
Aro Sin SENI gan SEP AA SA شر‎ LANANG SA AI 
a E وَالْمْحََّمُوَرَجَبُ‎ 


2958. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami 'Abdul Wahhab telah bercerita kepada kami Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Ibnu 
Abi Bakrah dari Abu Bakrah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Zaman (masa) terus berjalan dari sejak awal penciptaan langit dan bumi. Satu tahun ada 
dua belas bulan diantaranya ada empat bulan haram (suci), tiga bulan berurutan, yaitu Dzul 
Oa'dah, Dzul Hijjah dan al-Muharam serta Rajab yang berada antara Jumadil (akhir) dan 
Sya'ban". 


Jab ai و‎ AE NS uh a k An EA بو‎ ASA عُبَيدُبْنُ‎ 3 


KS gi ya LANG ALIS 5 AN ME EA رىق‎ era 


s 
Pe 


AA Ser KA 25 ٤و ره كر‎ tak ا‎ KA SIG ra 2 ر‎ 
يطوقە يوم‎ AB UN oS Nea MBS AI يقو‎ ka a الله‎ Je NG genge sanad TI) 


7 
3 


اقا مةن ست 5 يقال انا ي ال ر اڪن همام نايد قال a JIE‏ كلت ڪل SA‏ 


2959. Telah bercerita kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu Usamah 
dari Hisyam dari bapaknya dari Sa'id bin Zaid bin 'Amru bin Nufail bahwa dia telah 
bertengkar dengan Arwa (binti Unais) dalam perkara kepemilikan tanah. Arwa menuduh 
bahwa Sa'id mengurangi haknya dan memberikannya kepada Marwan. Maka Sa'id berkata: 
"Apakah (patut) aku mengambil haknya?. Sungguh aku bersaksi bahwa aku benar-benar 
telah mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengambil 
sejengkal saja dari tanah secara aniaya maka dia akan dikalungkan dengan tanah sebanyak 


tujuh bumi pada hari giyamat ". Berkata Abu Az Zanad dari Hisyam dari bapaknya berkata, 
Sa'id bin Zaid berkata kepadaku: "Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". 


Bab: Sifat matahari dan bulan 


a A A IM 
Per Ga PEN PAS Sa 
قلت اله‎ RAI CLEAN NASA BIG 

: ريا ين‎ EL Pa H3 aga ga Ge 
و‎ ces 0 ا‎ Cal و 2 2 جره‎ £ Ka LA < a 74 oka p jk 
p BASA TO نهاو يو‎ ri JB SA SAH 33 
4 A 2 
SA Aa, atapi kb ca iya aa NGONG ED 25 يبل مها و‎ 
AN. As 241611 مالا ب ع 21 الم مي‎ 


2960. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Ibrahim at-Taymiy dari bapaknya dari Abu Dzar radliallahu 'anhu berkata, 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar ketika matahari sedang terbenam: 
"Tahukah kamu kemana matahari itu pergi?". Aku jawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih 
tahu". Beliau berkata: "Sesungguhnya dia akan terus pergi hingga bersujud di bawah al-'Arsy 
lalu dia minta izin kemudian diizinkan dan dia minta agar terus saja bersujud namun tidak 
diperkenankan dan minta izin namun tidak diizinkan dan dikatakan kepadanya: "Kembalilah 
ke tempat asal kamu datang". Maka matahari itu terbit (keluar) dari tempat terbenamnya 
tadi". Begitulah sebagaimana firman Allah OS Yasin ayat 38 yang artinya: (Dan matahari 
berjalan pada tempat peredarannya (orbitnya). Demikianlah itu ketetapan Allah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Mengetahui) ". 


4 0 


MEA PI SER BALI An en 


OVEN ANAE PAER Alho NEE ge sn agi gi) 


A 


2961. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz Al 
Mukhtar telah bercerita kepada kami 'Abdullah Ad Danaj berkata telah bercerita kepadaku 
Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Matahari dan bulan akan digulung pada hari qiyamat". 


35 


SS AN SENIN ANAK A a65 BAGA ak ل‎ Pa د‎ 


w 2 


HING aa: A KN GEGANA 3 أنه كام تحير‎ AM عبد اوت شمر وض‎ baut 
KA BEAT ia LI MI 33 II امسو الَقَمَ ر‎ 
A 


A 


r 


JAWA 


2962. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata telah bercerita kepadaku 
Ibnu Wahb berkata telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa 'Abdur Rahman bin Al Qasim 
bercerita kepadanya dari bapaknya dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia 
mengabarkan dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam yang bersabda "Sesungguhnya matahari 
dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang 
akan tetapi keduanya adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka jika kalian 
melihat gerhana keduanya, shalatlah". 


sr و‎ 


OKE عَنعَطاءِ نسار‎ NN KA NA AWYA Kis 


2 


YA Tae ABI ala SAE LAN SINA عباس رضي الله‎ 
4 A Wah a A 4 
االله‎ PARA YAN, bas لالحا‎ EA Pee 


2963. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata telah bercerita kepadaku 
Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari "Abdullah bin "Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Matahari dan bulan adalah dua tanda 
dari tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena 


mati atau hidupnya seseorang. Maka jika kalian melihat gerhana keduanya, berdzikirlah 
kepada Allah (shalat) ". 


Ál geii BANA ja WL I Kis SS 


Eih PENS SE pani AS AM AN AM a YEN NU 
7 کروی‎ ke AK یکوک‎ E aisé be Es 
ahati DE id َة او‎ Naa كدالو كاوهي‎ INA ah 
CN AI gh SIB AN S3 LAN SS AO Jin a USA 
PANTI SUAI LAN ت او و‎ An ITS ya TAI 


2964. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab berkata telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bahwa 'Aisyah 
radliallahu 'anhuma telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika hari terjadinya gerhana matahari, Beliau berdiri melaksanakan shalat. Beliau 
membaca takbir, kemudian membaca dengan bacaan surat yang panjang, lalu ruku' dengan 
ruku' yang panjang (lama) lalu mengangkat kepalanya seraya membaca sami'allahu liman 
hamidah. Lalu Beliau kembali berdiri sebagaimana sebelumnya dan membaca bacaan yang 
panjang namun kurang dari bacaannya yang pertama tadi, lalu ruku' dengan ruku' yang 
panjang namun kurang dari ruku'nya yang pertama tadi, lalu sujud dengan sujud yang 
panjang. Kemudian Beliau melakukannya seperti itu pada raka'at yang akhir lalu memberi 
salam sementara matahari sudah tampak kembali. Lalu Beliau menyampaikan khathbah di 
hadapan manusia dan berkata tentang gerhana matahari dan bulan bahwa: "Keduanya 
adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mengalami gerhana disebabkan 
karena mati atau hidupnya seseorang. Maka jika kalian melihat gerhana keduanya, 
bersegeralah mendirikan shalat". 


22 RAN 


َك SENI SI NA‏ عا توور ي ا 
aa‏ اله pah‏ سم قال CL ASIN AS ada AA ALAN‏ 


LIA Obat pan ديكا‎ 
2965. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami Yahya dari Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Oais dari Abu Mas'ud radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda "Matahari dan bulan tidak 
mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang akan tetapi keduanya 
adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka jika kalian melihat gerhana 
keduanya, shalatlah". 


Bab: Penjelasan tentang firman Allah "Dan Dialah yang mengirimkan angin yang 
terpencar sebelum kedatangan rahmat-Nya.." 


ANA رضي‎ ap ڪن مجاه ع ناب‎ SEA AAA 


A ور‎ G 2. AG Bat PL ل كم‎ 

3 PIL LI LAARA gan NG ka saké 
2966. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Al Hakam 
dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: "Aku ditolong dengan perantaraan angin yang berhembus dari timur (belakang 
pintu Ka'bah) sedangkan kaum 'Aad dibinasakan dengan angin yang berhembus dari barat". 


JANG IWAN ga AAN ت عن طاو‎ PNG AA 24 ANGSA 


SANA RA Ae ل‎ MANGA ba SE laga NAWA 
KA BIMA ala lh ALAS ڪه‎ ANGEN 


r 


a JALAK AEE 515 


2967. Telah bercerita kepada kami Makkiy bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Ibnu 
Juraij dari 'Atha' dari 'Aisyah radliallahu 'anhuma berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
apabila melihat awan mendung di langit, Beliau memandangnya lalu membelakanginya, 
mondar-mandir antara keluar-masuk rumah dengan wajah yang berubah. Kemudian "Aisyah 
minta penjelasan hal itu, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Aku tidak tahu 
pasti barangkali kejadiannya bisa seperti kaum yang berkata (sebagaimana firman Allah 
dalam OS al-Ahgaf ayat 24) yang artinya: "Maka tatkala mereka melihat adzab itu berupa 
awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. 


Bab: Penjelasan tentang malaikat 


A rg 


Kena SAS يدر بع‎ SAK ANA حو قال لي‎ NG SAH ANG TA SS 
NIGANG Silaou a P aa 9 
جين لين قا‎ ang Na EE sobi PEETA يا‎ lana AA A 


ps da SAS BALAS Ad) FAN aU SAS مى‎ Beach, 
A 1 A 2 fj z Z 
يلحت‎ Ana AG) Arak 3 á Já لى حِحْمَةوَإِيمَانَاوَأْتِيتُ بِدَابَّة أَنَْضَدُو‎ 


T IM 


Isi Nad) Jen فال خش فيل وه‎ E aah An eling INA ai 


Zy 


a مَرَحََّابِكَمِنَابْنْوَ‎ AI aa ARA BA آدَمَ‎ ana E المج‎ oa 
Pd A 5 


asas PA: SINI ISA معد‎ NON AN ANG DA EN 


jaka KANG Gi SAB SERA SA 


e‏ مُحَمَدقِِلَ 5 SIGN Ja‏ ا 


A 


Pd 250 


RAFA NANG Gi Paan SAJA LA يو‎ EL 
e 0 ل‎ aa و‎ 
E ÊNGG كرحتا كينا ج‎ AIA Kl ja SI KG 
AGA pa seken sa Jai Nah Ja NG مومع ك وی ل مدقيل و‎ sda ل جار‎ 
Ajaa; AN aa De KERAIAN KAK 
BEAN PN Pa yaa Ja 538 g Na a Ardi 
. عن و‎ NANG sap NG adat ha PA 
EBAH a MEA A Sa ال ف اها ا‎ aa ااذ بست بر‎ PA 


CENA MA EET محمد فيل و3‎ EA AEE مََهَذَاقِيلٌ جار‎ AE 


م 


PE ONE عد شين زيزل ادل‎ antón eie 


PNS AN A aka is yan HA فد‎ ja PE اا‎ DAN 4 Ida An 


ba HE A? a KA SR A7 - ور‎ ian ماعو‎ 
BAR 3 TAG أَتّمْقلَالهَجَرَ وَوَرَقُهَا‎ ah AA A WAYUH 5 


ARA e يل فة‎ pr Tebo ان طا هر‎ Asoka e 2 
SAI ga ga ba FE IBU 5 اقرا تفر صت عل مسو‎ sal Sala 

SAS AA SESI Oka A BATA صت ع سود صلاءًقال أا‎ an 
E NN VIP ya DARI. Si SAS Il NG NG KUA 


i KL ANANG 7 2< و‎ MEA 4 و‎ RAP 1 hh 8 

Makna:‏ تیت Entang Va JS ga ya‏ قأت 
زر ا 2A 75 BAN a‏ س 9 .26 

Pesan يضَتِي‎ PELAN دي‎ gah abg LE En NGA جع ها‎ 


N 


cad 


Z 
ge A 


SE RS KE PE ES PER PEKAN وَأَجْرِي‎ 
PIA Beda LAEN 


2968. Telah bercerita kepada kami Hudbah bin Khalid telah bercerita kepada kami Hammam 
dari Qatadah. Dan diriwayartkan pula, Khalifah berkata kepadaku, telah bercerita kepada 


kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Sa'id dan Hisyam keduanya berkata telah 
bercerita kepada kami Oatadah telah bercerita kepada kami Anas bin Malik dari Malik bin 
Sha'sha'ah radliallahu 'anhuma berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika 
aku berada di sisi Baitullah antara tidur dan sadar". Lalu Beliau menyebutkan, yaitu: "Ada 
seorang laki-laki diantara dua laki-laki yang datang kepadaku membawa baskom terbuat dari 
emas yang dipenuhi dengan hikmah dan dan iman lalu orang itu membelah badanku dari 
atas dada hingga bawah perut, lalu dia mencuci perutku dengan air zamzam kemudian 
mengisinya dengan hikmah dan iman. Kemudian aku diberi seekor hewan tunggangan putih 
yang lebih kecil dari pada baghal namun lebih besar dibanding keledai bernama al-Burag. 
Maka aku berangkat bersama Jibril Alaihissalam, hingga sampai di langit dunia. Lalu 
ditanyakan: "Siapakah ini". Jibril menjawab: "Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang 
bersamamu?". Jibril menjawab, "Muhammad". Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?". 
Jibril menjawab: "Ya". Maka dikatakan: "Selamat datang, sebaik-baik orang yang datang 
telah tiba". Kemudian aku menemui Adam Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu 
dia berkata: "(Ucapan) selamat datang bagimu dari anak keturunan dan nabi". Kemudian 
kami naik ke langait kedua lalu ditanyakan: "Siapakah ini". Jibril menjkawab: "Jibril". 
Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang bersamamu?" Jibril menjawab: "Muhammad". 
Ditanyakan lagi; "Apakah dia telah diutus?". Jibril menjawab, "Ya". Maka dikatakan, "Selamat 
datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang". Lalu aku menemui 
'Isa dan Yahya Alaihissalam lalu keduanya berkata, "Selamat datang bagimu dari saudara dan 
nabi". Kemudian kami naik ke langit ketiga lalu ditanyakan: "Siapakah ini". Jibril menjawab: 
"Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang bersamamu?". Jibril menjawab: "Muhammad". 
Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab: "Ya". Maka dikatakan: "Selamat 
datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang". Lalu aku menemui 
Yusuf Aalihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata, "Selamat datang bagimu 
dari saudara dan nabi". Kemudian kami naik ke langit keempat lalu ditanyakan, "Siapakah 
ini". Jibril menjawab: "Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang bersamamu?" Jibril 
menjawab: "Muhammad". Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?". Jibril menjawab: 
"Ya". Maka dikatakan, "Selamat datang baginya dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang 
datang". Lalu aku menemui Idris Alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia 
berkata, "Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi". Kemudian kami naik ke langit 
kelima lalu ditanyakan: "Siapakah ini". Jibril menjawab: "Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang 
yang bersamamu?" Jibril menjawab: "Muhammad". Ditanyakan lagi; "Apakah dia telah 
diutus?" Jibril menjawab: "Ya". Maka dikatakan, "Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baiknya kedatangan orang yang datang". Lalu aku menemui Harun Alaihissalam dan 
memberi salam kepadanya lalu dia berkata: "Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi". 
Kemudian kami naik ke langit keenam lalu ditanyakan, "Siapakah ini". Jibril menjawab: 
"Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang bersamamu?". Jibril menjawab: "Muhammad". 
Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?". Jibril menjawab, "Ya". Maka dikatakan, "Selamat 
datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang". Kemudian aku 
menemui Musa 'alaihissalam dan memberi salam kepadanya lalu dia berkata, "Selamat 
datang bagimu dari saudara dan nabi". Ketika aku sudah selesai, tiba-tiba dia menangis. Lalu 
ditanyakan: "Mengapa kamu menangis?". Musa menjawab: "Ya Rabb, anak ini yang diutus 
setelah aku, ummatnya akan masuk surga dengan kedudukan lebih utama dibanding siapa 
yang masuk surga dari ummatku". Kemudian kami naik ke langit ketujuh lalu ditanyakan, 
"Siapakah ini". Jibril menjawab: "Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang bersamamu?". 
Jibril menjawab: "Muhammad". Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab: 
"Ya". Maka dikatakan: "Selamat datang baginya dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang 


yang datang". Kemudian aku menemui Ibrahim 'alaihissalam dan memberi salam kepadanya 
lalu dia berkata, "Selamat datang bagimu dari saudara dan nabi". Kemudian aku 
ditampakkan al-Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril, lalu dia menjawab: "Ini adalah al- 
Baitul Mamur, setiap hari ada tujuh puluh ribu malaikat mendirikan sholat disana. Jika 
mereka keluar (untuk pergi shalat) tidak ada satupun dari mereka yang kembali". Kemudian 
diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha yang ternyata bentuknya seperti kubah dengan 
daun jendelanya laksana telinga-telinga gajah. DI dasarnya ada empat sungai yag berada di 
dalam (disebut Bathinan) dan di luar (Zhahiran) ". Aku bertanya kepada Jibril, maka dia 
menjawab, "Adapun Bathinan berada di surga sedangkan Zhahiran adalah an-Nail dan al- 
Furat (dua nama sungai di durga) ". Kemudian diwajibkan atasku shalat lima puluh kali. Aku 
menerimana hingga datang Musa 'alaihissalam menemuiku dan bertanya: "Apa yang telah 
kamu lakukan?". Aku jawab: "Aku diwajibkan shalat lima puluh kali". Musa berkata: "Akulah 
orang yang lebih tahu tentang manusia daripada kamu. Aku sudah berusaha menangani Bani 
Isra'il dengan sungguh-sungguh. Dan ummatmu tidak akan sanggup melaksanakan 
kewajiban shalat itu. Maka itu kembalilah kamu kepada Rabbmu dan mintalah (keringanan) 
". Maka aku meminta keringanan lalu Allah memberiku empat puluh kali shalat lalu (aku 
menerimanya dan Musa kembali menasehati aku agar meminta keringanan lagi), kemudian 
kejadian berulang seperti itu (nasehat Musa) hingga dijadikan tiga puluh kali lalu kejadian 
berulang seperti itu lagi hingga dijadikan dua puluh kali kemudian kejadian berulang lagi 
hingga menjadi sepuluh lalu aku menemui Musa dan dia kembali berkata seperti tadi hingga 
dijadikan lima waktu lalu kembali aku menemui Musa dan dia bertanya: "Apa yang kamu 
dapatkan?" Aku jawab; "Telah ditetapkan lima waktu". Dia berkata seperti tadi lagi. Aku 
katakan: "Aku telah menerimanya dengan baik". Tiba-tiba ada suara yang berseru: "Sungguh 
AKu telah putuskan kewajiban dariku ini dan Aku telah ringankan buat hamba-hamba-Ku dan 
aku akan balas setiap satu kebaikan (shalat) dengan sepuluh balasan (pahala) ". Dan berkata 
Hammam dari Qatadah dari Al Hasan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam: "Tentang al-Baitul Ma'mur". 


CABE بن وهب قال‎ PE EN الأ حو‎ gn IN LAN 
MAMA pasa SN ° AA pa SEA Je سول الله‎ 
َلك يبعت الم کڪ افيۇ مر بار‎ Jia Jini KLAE fi Sinai Ba SEA saing 


2 r 


JA 56 4 ji 3 WAH AAS) بال لدا کت عمو‎ sos 
KIM Jasa JAAN ga SÊ NANANG E SAS Pn 
ZAM Jaw [Ge اکا‎ gia an bah NAN) as Ga. SE eta 


2969. Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin ar-Rabi' telah bercerita kepada kami Abu Al 
Ahwash dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb berkata 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, dia adalah orang yang jujur lagi dibenarkan, 
bersabda: "Sesungguhnya setiap orang dari kalian dikumpulkan dalam penciptaannya ketika 
berada di dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian menjadi 'alagah (zigot) 
selama itu pula kemudian menjadi mudlghah (segumpal daging), selama itu pula kemudian 
Allah mengirim malaikat yang diperintahkan empat ketetapan dan dikatakan kepadanya, 


tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagianya lalu ditiupkan ruh 
kepadanya. Dan sungguh seseorang dari kalian akan ada yang beramal hingga dirinya berada 
dekat dengan surga kecuali sejengkal saja lalu dia didahului oleh catatan (ketetapan tagdir) 
hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan ada juga seseorang yang beramal 
hingga dirinya berada dekat dengan neraka kecuali sejengkal saja lalu dia didahului oleh 
catatan (ketetapan tagdir) hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga". 


Bl 


JIG pbe AE مَى‎ ASIN اما واا جر بې‎ CA yaa TEA ATA 


N 


LAN 


2 Has A AN 
JS ANA AA Cha اله‎ aa بو هْرَيَرَةَرَضِيَ اللَُعَنَهُ‎ 
SBN las PA Je AN عن‎ iga bi ag ran 3 gaya 
AA DG 7 2% A P TA 7 Pa 5 
يحب فلاا‎ AAA, PESENE PE A WL AG) date 
e igisige PELAN gh 
2970. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Salam telah الك‎ kepada kami 
Makhlad telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata telah mengabarkan kepadaku 
Musa bin 'Ugbah dari Nafi' berkata, Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam. Dan hadits ini dikuatkan periwayatannya oleh Abu 'Ashim dari 
Ibnu Juraij berkata telah mengabarkan kepadaku Musa bin 'Ugbah dari Nafi" dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila Allah 
mencintai seorang hamba-Nya, Dia memanggil Jibril: "Sesungguhnya Allah mencintai si anu 
maka cintailah dia". Maka jibril mencintai hamba itu lalu Jibril berseru kepada penduduk 
langit:: "Sesungguhnya Allah mencintai si anu, maka cintailah dia". Maka seluruh penduduk 
langit mencintai hamba itu, kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk 
bumi". 


و دس 


PAKE áá PARI NAS EN ASI ا‎ LA ATA 


A 


Kl 2 7 > رە 03 7 21223 ل راان‎ AN ار 7 ےو‎ 24259 
DI gas NG asa E Pa NE ga ANE E 
قَضِيّ في السّمَاءٍ‎ ASEAN JA الْعَتَاوِوَ‎ 33 KIA Peran AA صل‎ 

RAN Yin iya Belah 3 AON MN جيه إل‎ gé EK MERBAU A فت‎ 


2971. Telah bercerita kepada kami Muhammad telah bercerita kepada kami Ibnu Abi 
Maryam telah mengabarkan kepada kami Al Laits telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Ja'far 
dari Muhammad bin 'Abdur Rahman dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anhu, 
istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya malaikat-malaikat turun pada al-'Anan, yaitu awan lalu mereka 
menyebutkan perkara-perkara (yang akan terjadi) di langit lalu setan-setan mencuri 
pendengaran hingga mereka dapat mendengarnya lalu mereka membisikkannya kepada 
para dukun, dan setan-setan itu membuat seratus kedustaan yang mereka selipkan dalam 
berita yang disampaikannya, yang berasal dari inisiatif mereka sendiri". 


loo A Gaza aa دك‎ 2 TA NGET SAY ا موو‎ E 
ير‎ EN Gala gê ابن ش هاب‎ asah HN AAS AA اد‎ aa 


Aa ra BOS asa: 2 LE Jo NINNE a KN رَضِيَ‎ 


BIG gand) JNE GRAN PAR AAA SE 


2972. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Ibrahim 
bin Sa'ad telah bercerita kepada kami Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Al Agharr dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari 
jum'at, pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatat 
orang yang datang lebih awal dan seterusnya hingga apabila imam sudah duduk (di atas 
mimbar) lembaran catatan itu ditutup lalu mereka mendengarkan dzikir (khathbah tersebut) 


" 


aiil gat SAE LAN سَعِبدِ بن‎ dai LEi A NCSSA CSS Á عبد‎ SHARA 
EET EET. a pa فيد مهو‎ BASE JA AS 


en DAHAN يَقُولَأَجِبَعَنِي‎ BAR Par Dm 


2973. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
telah bercerita kepada kami Az Zuhriy dari Sa'id bin Al Musayyab berkata; "Umar berjalan di 
dalam masjid sedangkan Hassan sedang bersya'ir lalu ('Umar mencelanya) maka Hassan 
berkata; "Aku pernah bersya'ir di masjid dan saat itu ada orang yang lebih baik darimu". 
Kemudian dia berpaling dan menemui Abu Hurairah radliallahu 'anhu seraya berkata; "Aku 
bersumpah kepadamu atas nama Allah, apakah anda mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Penuhilah permohonanku."Ya Allah kuatkanlah dia dengan Ruhul 
Qudus (Malaikat Jibril 'alaihissalam) ". Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Iya". 


5 


DILANTAI رضي‎ AAN S3 GAES SANA PA Na 


TA 


dab PEN ESA sai 


2974. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'Umar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
'Adiy binTsabit dari Al Bara' radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata kepada Hassan: "Cacilah mereka, atau dengan redaksi Lipatgandakanlah cacianmu 
(untuk melawan orang musyrik), karena jibril selalu bersamamu". 


TE ag TATA CAGE ag A 3 ا‎ 
Pera AG a Aa g; KIS 


HIS مو‎ AN 


2975. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Jarir. Dan 
diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Ishag telah mengabarkan kepada kami Wahb 


bin Jarir telah bercerita kepada kami bapakku berkata aku mendengar Humaid bin Hilal dari 
Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: "Aku seolah melihat debu-debu berkilauan di 
lorong-lorong jalan suku Bani Ghanmin". Musa menambahkan: "Ini merupakan bukti 
keterlibatan Jibril 'alaihissalam dalam perang". 


A PN مز‎ 2 ? AUPE 2 
LAGI ah GN َه مام بَرِعْرَوَدَعَنأَبيهِعَنْعَايِشَدَرَضِيَ‎ en 
JB ALA sa FIP JANA As NE Te LA Kalang 


SENTRA س يفو م ڪي وذو يك ماقا وه‎ ANG 


peb AS‏ مَايَقُولٌ 
Telah bercerita kepada kami Farwah telah bercerita kepada kami 'Ali bin Mushir dari‏ .2976 
Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari "Aisyah radliallahu 'anhu bahwa Al Harits bin Hisyam‏ 
bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Bagaimana caranya wahyu datang‏ 
kepada Tuan?". Beliau menjawab: "Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing‏ 
lonceng lalu terhenti sebentar namun aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan cara‏ 
ini yang paling berat buatku. Dan terkadang datang Malaikat menyerupai seorang laki-laki‏ 
lalu berbicara kepadaku maka aku ikuti apa yang diucapkannya".‏ 


م کے و ر کہ و A‏ ار ول م و ka 2 NG‏ ر A 0 a‏ ور ANGGA? LG‏ 
ea | ea‏ يحيبى يَحَيّى ب نابي كثير عَنَ أي O 53 Be dak‏ 
Aa <‏ 


معت يعت الي صل اليو سام يو Sena‏ جيف سبي ل Asas pata iya BESI‏ 


£ 4 
g 


NG Has SEN جوا‎ Par Put صل‎ LAN Kat NGANA XS A 


2977. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syaiban telah bercerita 
kepada kami Yaha bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ""Barang siapa yang 
menginfagkan sepasang sesuatu di jalan Allah, maka penjaga-penjaga surga akan 
memanggilnya, setiap penjaga pintu surge memanggil: "Kemarilah". Abu Bakar berkata: 
"Wahai Rasulullah, itulah orang yang tidak akan rugi dan sengsara". Maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Aku berharap kamu termasuk diantara mereka". 


A te PNE SARA ARA AE SAS 
aké EME NATA يلير‎ La uni 

0 Kepa 22 9 4 f - KAL PN ررس‎ BP {z 
سم‎ satel bo ANA PSS گان‎ ANA AN 


2978. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Abu Salamah dari 
'Aisyah radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Wahai 
'Aisyah, ini Jibril datang menyampaikan salam kepadamu". 'Aisyah berkata: "Wa'alaihis 
salaam wa rahmatullahi wa batraakatuh ("Dan baginya keselamatan dan rahmat Allah serta 


barakah-Nya). Dia melihat apa yang aku tidak lihat". Yang 'Aisyah radliallahu 'anha 
maksudkan adalah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. 


2 و 8 مه 4 - ور‎ MS روس‎ sg م‎ 258 2 krki ر‎ 
Wa a Temu ws 


2 
Z 5 3 PA 
Pi 2122 AT A JBG .ا ال‎ WA 2 - ور‎ 7 -2 fawi 
Aga NA Ja SEE Gedé SE جبیر‎ a عن‎ han 
Z 7 يرو‎ LARA 


Mera بار‎ Wa ISIS AA BA AN Jaa 


2979. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami 'Umar bin Dzarr 
berkata. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Yahya bin Ja'far telah bercerita 
kepada kami Waki' dari 'Umar bin Dzarr dari bapaknya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Jibril 
'alaihissalam: "Tidakkah sebaiknyakah kamu lebih sering mengunjungi kami dari yang sudah 
kamu lakukan?". Perawi berkata: "Maka turunlah firman Allah Ta'laa OS Maryam ayat 64 
yang artinya, ("Dan tidaklah kami (Jibril) turun melainkan dengan perintah Rabbmu. 
Kepunyaan-Nyalah segala apa yang ada di adapan kita dan apa yang di belakang kita"). 


A 
NALA 5 4 57 5 G ورو‎ 7 la Na > 365 LT IT 
ل و ور مه‎ A 0 Pa 3 Pia 


Ker ga LA ل الله صلی‎ Pe Me a E 


LA 
ا‎ 44 


HAKI AI Sha PAI AYE YA 
2980. Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman dari 
Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin "Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jibril 
membacakan (al-Qur'an) kepadaku dengan satu dialek dan aku terus saja meminta 
tambahan hingga akhirnya berhenti dengan tujuh dialek (jenis langgam bahasa dalam 
membaca al-Our'an) ". 


4 Pun 2 ر‎ AK G و‎ 0 A 
TIME ANA بايد الها خ بَا يو نش عن الرهُري قال ددني‎ JA ab اه‎ 


uiai Pa Issa aien IS AS JALEN رضي‎ AE ڪنان‎ 

2 2 s و‎ 52 g P = A 5 2 7 

يکو 32533 AH Gin‏ يلو SAE Ja A36‏ كُلْلَيوِمِنْرَمَضَانَقَيْدَارِسُهُ 

قر سول الله صل ala 54 ISA‏ حون يلاجر یل ا BEE API IA‏ 
A‏ 


BE ea‏ هری َوَقَاطِمَةُرَضِيَ MEN JNE BUSA‏ ا 
زرا $ سر 
Lai 3‏ كان SAS Ja‏ 


2981. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy berkata telah bercerita 
kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dan terutama 
pada bulan Ramadlan ketika malaikat Jibril "alaihissalam mendatanginya dan Jibril 
alaihissalam mendatanginya setiap malam dari bulan Ramadlan, dia mengajarkan al-Our'an 
kepada beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
ketika didatangi Jibril 'alaihissalam kedermawanannya melebihi angin yang berhembus". Dan 
dari 'Abdullah telah bercerita kepada kami Ma'mar dengan sanad-sanad ini dan yang 
semisalnya. Abu Hurairah radliallahu "anhu dan Fathimah radliallahu 'anhuma juga 
meriwayatkan bahwa Jibril memaparkan (membacakan) al-Our'an kepada Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam. 


SA SENJA sah Ai Apr TAN Pa an oh KAKA ANA 
2g e کک‎ J ھک راقعل ا کک‎ pe 


NN 


l, A 


asa 


albis 5 kata a D 558 کیا‎ Alai 


2982. Telah bercerita kepada kami Outaibah telah bercerita kepada kami Laits dari Ibnu 
Syihab bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Aziz suatu hari terlambat shalat 'Ashar lalu 'Urwah berkata 
kepadanya, "Sesungguhnya Jibril Alaihissalam pernah turun (ke bumi) lalu shalat di hadapan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Maka 'Umar berkata: "Buktikan apa yang kamu 
ucapkan wahai 'Urwah!". 'Urwah berkata, aku mendengar Bisyir bin Abu Mas'ud berkata, 
aku mendengar Abu Mas'ud berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Jibril 'alaihissalam pernah turun lalu mengimami aku shalat maka aku shalat 
bersamanya kemudian aku shalat bersamanya kemudian aku shalat bersamanya kemudian 
aku shalat bersamanya kemudian aku shalat bersamanya". Beliau menghitung dengan jari, 
Beliau menunjukkan lima kali (waktu) shalat. 


0 ورم ىر ول ل A Kh Fa Pra‏ 38 2 و 
USA‏ محمد ين ڊشار ANE Sa le a‏ وه عَنَ 


َه 
- 


يدر رضي ال قال قال AN‏ صل ٩ Aa Gak And ala gal‏ كباله 
Su‏ التَّارَكَالَوَإِدْرَىَوَإِنْسَرَقَكَالَوَإنْ 


2983. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Bisyir telah bercerita kepada kami Ibnu 
Abi 'Adiy dari Syu'bah dari Habib bin Abi Tsabit dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzarr radliallahu 
'anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jibril berkata kepadaku, Siapa 
yang meninggal dunia dari ummatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu 
apapun maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka". Beliau bertanya: 
"Sekalipun dia berzina dan atau mencuri?". Jibril Alihissalam menjawab: "Ya, sekalipun (dia 
berbuat dosa itu) ". 


ZA 


JEJEL EÁ يَرَهَرَضِيَ‎ ANA Buana SEAL PAGA 


17 g 7 Ia A Tn 6 رار‎ PA II 0 W 4 
NS SESE Be ALAN 
PASI Penata دامر‎ AS PAN ANG 
ANGEL Serat SAM JBS َا ب‎ AA, siage عبادي قيفو لو نكر کر‎ 


KAB عفر‎ 5 MUNAS Serat 
2984. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Su'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bersabda berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Para malaikat malam dan 
malaikat siang silih berganti mendatangi kalian (untuk menjaga). Dan mereka berkumpul 
saat shalat Fajar (Shubuh) dan 'Ashar. Kemudian malaikat-malaikat yang menjaga kalian naik 
lalu Allah Ta'alaa bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka 
(para hamba-Nya),: "Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaKu?" Para Malaikat 
menjawab: "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan shalat. Begitu juga 
saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan shalat". Bab tentang apabila salah 
seorang dari kalian membaca amin sedangkan para malaikat yang berada di lagit juga 
mengucapkan amin lalu ada yang berbarengan dengan aminnya salah seorang dari kalian 
maka orang itu akan diampuni dosa-doasanya"'. 


13, PPT 7 KA 2 GT 2 gi î Oi 
Bs Sein P EA GANG 


“ 


ISA gala gaga o PN al 23 مُحَمَدِحَدَتمُعَنَعَايِسَةَ‎ 


EG syu% Ba Jaka RAGA BAR, Beng 
G e si Tn LN SL gesa 2 


AAN ja EA IJ sas aaa 55 وَأ الور‎ 


2985. Telah bercerita kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Makhlad 
telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Isma'il bin Umayyah bahwa Nafi' bercerita 
kepadanya bahwa Al Oasim bin Muhammad bercerita kepadanya dari 'Aisyah radliallahu 
'anhu berkata, "Aku melipat tikar yang ada gambarnya sehingga menjadi seperti bantal kecil 
untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu Beliau datang namun hanya berdiri di antara 
dua pintu dengan wajah yang berubah (marah). Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apa salah 
kami?". Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Mengapa tikar ini ada disini". Aku 
berkata: "Aku membuatnya untuk tuan agar tuan dapat berbaring". Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak tahukah kamu bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang 
di dalamnya ada gambar, dan orang yang membuat gambar akan disiksa pada hari giyamat, 
dan akan dikatakan kepada mereka, "hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan". 


ANE BEE PG LARANGAN JA SAS 
ره به‎ inna و سے و‎ 3 Aa? AN 227 ب سو ے‎ 81 

YI as ayak AI ps تمتك أباطلعة قول سق‎ jig EA الله‎ ae 
ERSTA EL SESI 33 : 


2986. Telah bercerita kepada kami Mugatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah 
mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dia 
mendengar Ibnu 'Abbas RAa berkata, aku mendengar Abu Thalhah berkata, aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Malaikat tidak akan masuk ke dalam 
rumah yang di dalamnya ada anjing dan (atau) gambar patung". 


2 
lat 


da na 2% 719 ركيم‎ NGING ر‎ 
KUA PALWA NG ANGIN Ca pn JANGAN Bas 
45 yasa Pat كادي‎ eisi دسر ووی‎ EEIE ÓN PA 


GA 


saga KERAS e PAYAH e 
aa NGGAK 35 قمر‎ KANG Ka ON At 


4 2 


SENANG PA EN pda a Las 
GEN AN 


2987. Telah bercerita kepada kami Ahmad telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb telah 
mengabarkan kepada kami 'Amru bahwa Bukair bin Al Asyajj bercerita kepadanya bahwa 
Busr bin Sa'id bercerita kepadanya bahwa Zaid bin Khalid Al Juhaniy radliallahu 'anhu 
bercerita kepadanya, saat itu Busr bin Sa'id bersama 'Ubaidullah Al Khawlaniy berada di 
rumah Maimunah radliallahu 'anhuma, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Zaid bin Khalid 
bercerita kepada keduanya bahwa Abu Thalhah bercerita kepadanya bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: ""Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada 
gambar". Busr berkata: "Kemudian Zaid bin Khalid menderita sakit lalu kami menjenguknya 
yang ternyata kami berada di dalam rumah yang banyak gambar-gambar. Maka aku berkata 
kepada 'Ubaidullah Al Khawlaaniy, "Bukankah Beliau pernah bercerita kepada kita tentang 
masalah gambar?". 'Ubaidullah berkata: "Sungguh Beliau bersabda: "Kecuali gambar (corak 
warna) pada pakaian". Bukankah kamu pernah mendengarnya?". Aku katakan: "Belum". Dia 
berkata: "Iya, Beliau pernah mengatakannya". 


Su ANG 0 رع و‎ AZ 2 Far 
z 2 ر‎ k 2 £ “2 LX م‎ s KAN JAWA PA WA KA 7 


2 «4 2 7 2 4 7 3 
A E Ana T 


2988. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata telah bercerita kepadaku 
Ibnu Wahb berkata telah bercerita kepadaku 'Umar dari Salim dari bapaknya berkata; 
"Malaikat Jibril berjanji kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, katanya: "Kami tidak akan 
masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar ataupun anjing". 


DNA ار و ر‎ 2 BNP ne Bs ka z - Z, P - ملكي‎ AA an ےچ‎ 
SS 


ya hé eo 1938 


2989. Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku Malik dari 
Sumayya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka 
ucapkanlah Allahumma rabbanaa lakal hamdu". Karena siapa yang ucapannya bersamaan 
dengan ucapan malaikat maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu". 


BIS AK عن‎ adan Maag aga SALA SAS HAN, Hen Gas 


4 


SAREEK KA a EA ii 
Sasa مِنْصلاته أو‎ aa ANANG PES A 


2990. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Fulaih telah bercerita kepada kami bapakku dari Hilal bin 'Ali dari 'Abdur 
Rahman bin Abu 'Amrah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Seseorang dari kalian akan selalu dihitung berada di dalam shalat selagi 
shalat itu mengekangnya (orang tersebut menanti shalat ditegakkan) dan malaikat akan 
mendo'akan; "Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah", selama dia belum berdiri dari tempat 
shalatnya atau telah berhadats". 


PAN PAN ES وغو عطاك‎ Pa SAMA CEK Pap عبد‎ as We 
Ma BAG ANUNG 556 ANA Asa ga TN AAA 
JULI saba 

2991. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
'Amru dari 'Atha' dari Shafwan bin Ya'laa dari bapaknya radliallahu "anhu berkata, aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca suatu ayat (OS az-Zukhruf ayat 77) di 


atas mimbar: "Wa naadaw yaa maalik (Mereka berseru: "hai maalik"). Sufyan berkata: 
menurut bacaan 'Abdullah (bin Mas'ud): "Wa naadaw yaa maal" (tanpa huruf kaaf). 


ar A BMA #3 ANNA شف را‎ SANGAN 


Aa yag AE E PAN ibis د‎ en AN BNN GN عَايِشَدَرَضِيَ‎ 


ر صر و 


Ig UE senada ep SAN SALA 33 BUN 2 Ada 
CLS sik يد نِي إلى‎ SE Ini IE ي عل‎ ae PINANG 35 


Ta 
7 w 


SIA AA at ES É GAN مهمو م عو جُهي‎ 


IN ES ITA SIA كلك‎ PI Pa Sya jon, ai 


r 


Lisa EIA EA Aa ab ANN SAE ESA AN ANU, 


- 
g سمس‎ ? Egs 


áe BA era saie قَقَلَ التي صل اله‎ ái 


ra 


ad) 

Kaba) خدەلا شر‎ SARS AIA 
2992. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Wahb berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab berkata telah bercerita 
kepadaku 'Urwah bahwa 'Aisyah radliallahu 'anhu, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bercerita kepadanya bahwa dia pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 
"Apakah baginda pernah mengalami peristiwa yang lebih berat dari kejadian perang Uhud?". 
Beliau menjawab: "Sungguh aku sering mengalami peristiwa dari kaummu. Dan peristiwa 
yang paling berat yang pernah aku alami dalam menghadapi mereka adalah ketika peristiwa 
al-'Aqabah, saat aku menawarkan diriku kepada Ibnu 'Abdi Yalil bin 'Abdu Kulal agar 
membantuku namun dia tidak mau memenuhi keinginanku hingga akhirnya aku pergi 
dengan wajah gelisah dan aku tidak menjadi tenang kecuali ketika berada di Qarnu ats- 
Tsa'aalib (Qarnu al-Manazil). Aku mendongakkan kepalaku ternyata aku berada di bawah 
awan yang memayungiku lalu aku melihat ke arah sana dan ternyata ada malaikat Jibril yang 
kemudian memanggilku seraya berkata; "Sesungguhnya Allah mendengar ucapan kaummu 
kepadamu dan apa yang mereka timpakan kepadamu. Dan Allah telah mengirim kepadamu 
malaikat gunung yang siap diperintah apa saja sesuai kehendakmu". Maka malaikat gunung 
berseru dan memberi salam kepadaku kemudian berkata; "Wahai Muhammad". Maka dia 
berkata; "apa yang kamu inginkan katakanlah. Jika kamu kehendaki, aku timpakan kepada 
mereka dua gunung ini". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak. Bahkan 
aku berharap Allah akan memunculkan dari anak keturunan mereka orang yang menyembah 
Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun". 


4 A 


HAA PA 225 AA KEA A EE karki fe 2 ر ا‎ 
Jian Jean SENERS بو عو ائه حَدثتاا بو إِسَحَاقَا‎ SaS 


سی إل عدو ماو سی HA ALAN SIS JA‏ ای جم LA Ja‏ 


A 2 


Se Sr) 
A 


2993. Telah bercerita kepada kami Qutaibah telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah telah 
bercerita kepada kami Abu Ishaq asy-Syaibaniy berkata; Aku bertanya kepada Zirra bin 
Hubaisy tentang firman Allah Ta'ala QS an-Najm ayat 9-10: "Fa kaana qaaba qausaini aw 
adnaa. Fa awhaa ilaa 'abdihii maa awhaa" ("Maka jadilah dia dekat (pada Muhammad 
sejarak) sedekat dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan 
kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan"). Dia berkata, telah 
bercerita kepada kami Ibnu Mas'ud bahwa Beliau shallallahu 'alaihi wasallam telah melihat 
Jibril yang memiliki seratus sayap". 


| لمعنه‎ SA NGANA JE Ra eat ng KAT ana 


. 2 


MAN ES قال رای‎ KI as sok pas AT 
2994. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'Umar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alyamah dari 'Abdullah radliallahu "anhu tentang firman Allah 
Ta'ala pada QS an-Najm ayat 18 yang artinya ("Sungguh dia (Muhammad) telah melihat 
sebagian dari tanda-tanda kekuaaan Rabbnya yang paling besar"), dia berkata, "Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam melihat tikar berwarna hijau menutupi ufuk langit". (Maksudnya 
malaikat Jibril Alaihissalam membuka sayapnya sehingga menutupi ufuk langit). 


LA ” 
(3 


Wio NE ْأَمَصَارِيٌ ء‎ JAN E DAA SAS ِتَمَاعِيلَ‎ 3 AN SA KRA SNG 


KENE 


A5 3 BALE 5 AS Na Pa a الْفَاسِمْعَنَعَايسَدَرَ‎ 
Ie 3 ر‎ PN AB 1 2 
Sera 5455 en جار‎ 


2995. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Isma'il telah bercerita 
kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy dari Ibnu 'Aun telah mengabarkan 
kepada kami Al Qasim dari 'Aisyah radliallahu "anhu berkata: "Barangsiapa yang mengatakan 
bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam melihat Rabbnya berarti dia telah masuk 
pada persoalan (salah) besar. Akan tetapi Beliau melihat Jibril 'alaihissalam dalam bentuk 
dan rupa aslinya yang menutupi apa yang ada di antara ufuk langit". 


و A aA TA‏ ر ميم 
SAN PSA PA PS‏ گر ياء ك 


Bana PI JAS ANA ال‎ ga IJIN pend A 
في صُورَتِهِ َي هي صُورَثُهُ‎ KAA tau as) 5 Jar 33 AAU Penan 
BS 


2996. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah telah bercerita kepada kami Zakariya' bin Abu Za'idah dari Ibnu Al Asywa' dari asy- 
Sya'biy dari Masruq berkata: Aku bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anhu bagaimana 
maksud tentang firman Allah Ta'ala OS an-Najm ayat 8-10: "Tsumma danaa fa tadallaa. Fa 
kaana gaaba gausaini aw adnaa". ("Kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Maka 
jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) sedekat dua ujung busur panah atau lebih dekat 
(lagi) "). Dia berkata, "Itulah Jibril 'Alaihissalam yang pernah datang kepada Beliau shallallahu 
'alaihi wasallam dalam rupa seorang laki-laki dan dalam kesempatan ini (seperti dimaksud 
ayat ini), Jibril Alaihissalam datang dalam bentuk asli, yang raganya tersebut menutup ufuk 
langit". 


KAS AL TAMA A ر مع 5ک کا ال‎ M3 4 2 - EES 
AE Aa an ل التبيّ صل الله‎ J ;عن رة‎ In حد موسى حد‎ 
A 


Ki . 8 G Ka A A م‎ 
Jeli E وأا جير‎ JÊNG JENG ÉN A NY A ر‎ 


2997. Telah bercerita kepada kami Musa telah bercerita kepada kami Jarir telah bercerita 
kepada kami Abu Raja' dari Samurah berkata, Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Aku bermimpi pada suatu malam, ada dua laki-laki yang datang kepadaku. Keduanya 
berkata: "Malaikat yang menyalakan api adalah Malik sebagai penunggu neraka sedangkan 
aku adalah Jibril dan ini Mika'il". 


LA 


JG NGALANG 8 PSB AAN EA ria دقام‎ 


A 
4 


| IKA SA MA hibad JAS KANE ea رول العو‎ 


Z eh 2 2 A 17 
ا ا‎ MA AA مرو‎ Bara E GG حَنَّى‎ Nadi 


2998. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah dari 
Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu 
istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat 
melaknat istrinya itu hingga shubuh". Hadits ini diikuti pula oleh Syu'bah, Abu Hamzah, Ibnu 
Daud dan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy. 


Miia NA عُقَيَل عن ان‎ SAS NÊNGAH اع‎ 


EE SIA سل يفول‎ yura” As Ag MAL sa Aan! 
Apn NAMA ss, فَعَتُبَصَر‎ PLAN AG go LA Eih SAR Ab 
gas NG جت اهي‎ A is جيئ مئ حى‎ 2 AAN ga Aek 
AJE ABG Ad BIL 63 LAN JA, g5 

REI 


PAN Ga 5 


2999. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Al 
Laits berkata telah bercerita kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata aku mendengar Abu 
Salamah berkata telah mengabarkan kepadaku Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma 
bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kemudian wahyu 
berhenti turun kepadaku pada masa tertentu hingga ketika aku sedang berjalan, aku 
mendengar suara dari langit. Maka aku mengarahkan pandanganku menghadap langit yang 
ternyata ada malaikat yang pernah datang kepadaku di gua Hira sedang duduk di atas Kursiy 
antara langit dan bumi. Aku menjadi sangat takut karenanya hingga aku ingin lepas dari 
bumi. Lalu aku mendatangi keluargaku sambil mengatakan: "Selimuti aku, selimuti aku". 
Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya (OS al-Mudatstsir ayat 1 - 5) yang 
artinya ("Wahai orang yang berselimut, bangun dan berilah peringatan) hingga frman-Nya 
("Dan perbuatan dosa jauhilah"). Abu Salanah berkata: "ar-Rujza artinya berhala-berhala". 


ha 4-54 


SELASA ar BE ERA SAS IKA SIS محمد شار‎ SSS 
23 بن شار ب عو كال یح‎ 


خد میدن فا عن أن SE MEA‏ 
حدتناسعيد عن ون ي ليه حد بن عم 


3 
... 
muh 


pa مداخ ور ا 2م‎ g2 
P 


KEK IE sma 7 0 ari yk Be nan CON 5 
Mena جلا دم طوالا‎ Pa GIE ر‎ NG سَلَم‎ GEA صل‎ ga) 
LA SN Nana Naga NGANG PA PA imo es gi gd 


“ai 


TMS Tn 242‏ 0 سواه کر - 56 Haa‏ 0 
SA su‏ أر اهر اله يا( فلات کنن مر يَدَمِنَلِقَابِهِ ) قالش و آبو 


P A 
521 A MAA ار و‎ 21-83 Ty 0 ا‎ a 
SEN TA AN SI EA ale A E £ 
A 


3000. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Qatadah. Dan telah diriwayatkan pula. 
Dan Khalifah berkata kepadaku, telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita 
kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Abu Al 'Aliyah telah bercerita kepada kami anak paman 
Nabi kalian, yaitu Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Pada malam diisra'kan, aku melihat Musa Alaihissalam, seorang yang berkulit 
sawo matang, berbadan tinggi dan rambutnya keriting bagaikan orang Syanu'ah. Dan aku 
melihat 'Isa sebagai seorang yang berdada bidang, posturnya tegap atau kekar, kulitnya 
merah agak keputih-putihan sedangkan rambutnya ikal. Aku juga melihat Malik, malaikat 
penunggu neraka dan Dajjal. Semuanya Allah perlihatkan kepadaku sebagai tanda-tanda 
kebesaran-Nya, ("Maka janganlah kamu (Muhammad) berada dalam keraguan untuk 
menjumpainya (menerima al-Qur'an) ". Firman Allah Ta'ala (QS as-Sajadah ayat 23). Anas 
dan Abu Bakrah berkata dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Malaikat menjaga kota 
Madinah dari (dimasuki) ad-Dajjal". 


Bab: Penjelasan tentang sifat surga dan neraka 
PA A PA 
NGANG A2 Bean CA » 5 575 او دور 7 وا م‎ 159 pa دہ وو‎ 222 
PA TIARA KAYU AA PAKA PAP EL MTA EA DIA gka gank A رَسُو‎ 
AO Oy إنه يعردض يەمقعدە ر ةوالعشێ‎ Ss تت‎ Sl yah لله‎ de رَسول‎ 


JEN) a) AN a‏ نهل الئار 


3001. Telah bercerita kepa da kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Al Laits 
dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Jika seorang dari kalian meninggal dunia maka akan ditampakkan 
kepadanya tempat tinggalnya setiap pagi dan petang hari. Jika dia termasuk penduduk surga, 
maka akan melihat tinggalnya sebagai penduduk surga dan jika dia termasuk penduduk 
neraka, maka akan melihat tempat tinggalnya sebagai penduduk neraka". 


Wa ata SAMANA PA ANA 


- 
e 2al 


6 PANYANA SA EMAK AE átt سَلَّمكَالَ‎ Pun 


m - 


يثك 


ما 


1s 


ABA 


A 


3002. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Salm bin Zarir 
telah bercerita kepada kami Abu Raja' dari 'Imran bin Husain dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Aku mendatangi, surga maka kulihat kebanyakan penduduknya adalah para faqir 
dan aku mendatangi neraka maka aku lihat kebanyakan penduduknya para wanita". 


ANA Jeki Ss NGÊS Gigg ELOR A‏ فَسَمِيدَينُ 


LA 


BESI a ga EN AN PINANG 


BN TAA NAJA Mis 
ALA NUR IE SU يرويت مدب‎ SEAL 


Gi 


AA EN AE Ae 


3003. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah bercerita kepada kami Al 
Laits berkata telah bercerita kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata telah mengabarkan 
kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, "Kami 
sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika Beliau bersabda: "Ketika aku 
tertidur, aku (bermimpi) diperlihatkan surga, di dalamnya ada seorang wanita yang sedang 
berwudlu' di sisi istana. Aku bertanya: "Untuk siapakah istana itu". Mereka menjawab: 
"Untuk 'Umar bin Al Khtahthab". Maka kuingat kecemburuannya lalu aku pun berlalu. Maka 
'Umar menangis seraya berkata: "Apakah patut aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah?". 


FAN عاي کر‎ SG IU NE JEANS بن مهال‎ ES Si 
siang ietaises a NGNE NA 
Njaga NG Lana 15 ميان‎ 

des 


` 


LA 


KRA AN EN ALAN BU قال اب‎ 332 Sts 


m 


3004. Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Minhal telah bercerita kepada kami Hammam 
berkata aku mendengar Abu 'Imran Al lawniy dia bercerita dari Abu Bakr bin 'Abdullah bin 
Qais Al Asy'ariy dari bapaknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Di surga) 
ada kemah bundar melengkung terbuat dari mutiara yang menjulang ke langit sepanjang tiga 
puluh mil pada setiap sisinya di sediakan untuk orang beriman sebagai penghuninya, orang 
yang lain tidak dapat melihat mereka". Abu 'Abdush Shamad dan Al Harits bin 'Ubaid berkata 
dari Abu 'Imran: "Panjangnya enam puluh mil". 


tai - 


JIE 523553 ea ااا‎ Para AA jo 


27 a 2% 8? “4, 4 - 57 ارو‎ 4 
YEN Pen الحينَمَال‎ ENI 


۴ “ IM 7 


AM 2 KAN ول اش صل اله‎ 
HE Boa ANU ك‎ SS Ha o 


3005. Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy telah bercerita kepada kami Sufyan telah 
bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: "Aku telah 
menyediakan buat hamba-hamba-Ku yang shalih (kenikmatan) yang belum pernah mata 
melihatnya, telinga mendengarnya dan terbetik dari lubuk hati manusia". Bacalah firman- 
Nya jika kamu mau (OS as-Sajadah 17) yang artinya ("Tidak seorangpun yang mengetahui 
apa yang telah disediakan untuk mereka (kenikmatan) yang menyedapkan mata"). 


اه 34 3 MAN SA HA‏ ا تخار 5ا مَعْمَك ga ang‏ هر ي هرضي الله 
PA APA SBI WAS‏ ان TAS Ta ANA‏ کک Pura A PAI‏ 
دار کک 3 LA seh P YANA NG‏ 


NA 7 


Lag p NA A3 Pa N an AN e 


3006. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 
"Rombongan pertama yang masuk surga rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama, 
mereka tidak akan pernah beringus, tidak meludah dan tidak pula membuang air besar 
(tinja). Alat perabot mereka di dalam surga terbuat dari emas, sisir-sisir mereka terbuat dari 
emas dan perak, lat penghnagtan mereka terbuat dari kayu cendana, keringat mereka 
seharum minyak misik. Setiap orang dari mereka memiliki dua istri (bidadari) yang sumsum 
tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis mereka dari balik daging karena teramat sangat 
cantiknya. Tidak ada perselisihan (pertengkaran) di sana dan tidak ada pula saling benci. Hati 
mereka bagaikan hati yang satu yang senantiasa bertasbih pagi dan petang". 


AK I 


KPA Ge RE ANE بو‎ E N aa لمانا خماش‎ ese 
Jasa JII adas صو‎ EA: Hadist KANG 
SAI E ANN JA l ERA SAS PLS A 

ias A a SE ES‏ اها ناحنس یځو لمك 


A 


EN Ai EAF aK 74 - 27 عه ر ا‎ b Z 
P lam Maba 15 الدَهَبُوَالْفِضَدُوَ‎ YANG 35 1. KANAN Petang erna 


CU 


iSe PE‏ الْيَمَاوِيَعنِي الْعُودَوَرَشَحُمَالْمِسَكوَكَالَمُجَاهِدٌ 


D AJI اشن‎ aa Ga 5 


3007. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Rombongan pertama yang 
memasuki surga rupa mereka bagaikan bulan saat purnama dan rombongan berikutnya yang 
mengiringi mereka bagaikan bintang yang sangat terang cahayanya. Hati mereka bagaikan 
hati seorang laki-laki yang tidak pernah berselisih dan saling membenci di antara mereka. 
Setiap orang dari mereka memiliki dua istri (bidadari) yang setiap istri itu sumsum tulangnya 
dapat kelihatan dari betis-betis mereka dari balik daging karena teramat sangat cantiknya. 
Tidak ada perselisihan (pertengkaran) di sana dan tidak ada pula saling benci. Hati mereka 
bagaikan hati yang satu yang senantiasa bertasbih pagi dan petang. Mereka tidak pernah 
sakit, tidak pernah beringus dan tidak pernah meludah. Perabotan mereka terbuat dari emas 
dan perak, sisir-sisir mereka terbuat dari emas dan tempat perapian mereka terbuat dari 
kayu cendana". Abu Al Yaman berkata: "Maksudnya kayu yang dibakar untuk wewangian". 
Keringat mereka seharum minyak misik". Mujahid berkata, 'al-lbkar artinya awal fajar 
sedangkan al-'asyiyy condongnya matahari ke barat hingga akan terlihat akan terbenam". 


EA Han peda Bete KAWA NINA نخد امد بنا ي کر‎ 


Jaa سيم اة الفلا‎ Anri ا‎ Pit Ata الله‎ egg bagan 
A 
JANG Batin mh 


3008. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Al Mugaddamiy telah bercerita 
kepada kami Fudlail dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu "anhu dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pasti akan masuk surga dari ummatku tujuh puluh 
ribu atau tujuh ratus ribu orang, yang pertamakali tidak bakalan masuk hingga yang terakhir 
kali masuk (masuk secara berbarengan). Wajah-wajah mereka bagaikan bentuk bulan saat 
purnama". 


P و‎ 2 2 At 2 WA > ر يم رمم‎ 
Pem A ANANG نم‎ PN arena rani حَدَتْمَاعَبَدَاللَّهَ محمد مَك‎ 


WL GANG ير‎ AE Nan a aaa : LN يصق‎ ANRI RAN 
a e مكدرو‎ KE IS 


3009. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad Al Ju'fiy telah bercerita kepada 
kami Yunus bin Muhammad telah bercerita kepada kami Syaiban dari Oatadah telah 
bercerita kepada kami Anas radliallahu "anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dihadiahi baju jubah terbuat dari sutera tipis padahal sebelumnya Beliau pernah melarang 
memakai sutera. Lalu orang-orang pun menjadi terkagum-kagum karenanya. Maka Beliau 
bersabda: "Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh sapu tangan 
Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik daripada ini". 


Ge 


PAS ابو‎ BAL عن شُفيا قال‎ dana PER Sa Aa 


7 وول اي‎ A 2 
حُسَنْهِ‎ A يَعْجَبُو‎ SEK AE ير‎ iao fogla ga Ara سول ال صل ال‎ TAN 23 


"A 


yf: 


PALANG 


KA A Aa gala EA Jo NI gan 5 NG aaa) 5 


3010. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id 
dari Sufyan berkata telah bercerita kepadaku Abu Ishag berkata aku mendengar Al Bara'bin 
'Azib radliallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi hadiah 
berupa pakaian terbuat dari sutera lalu orang-orang terkagum-kagum dengan kebagusan 
dan kehalusan pakaian itu maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh 
sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz di surga lebih baik dari ini". 


21 


A36 بَوْسَعْدِالمَاعِدِيّكًا نالقال‎ An عاي حازم‎ ASA KB EU 223 siy Aha Ta 
Ula SAN Gya ME LAN b pap pala ya” 


3011. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'idiy berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tempat cambuk di surga lebih baik dari pada dunia dan apa-apa yang ada 
diatasnya". 


SIA AN SS BS Kn S3 a Ke 35 Sis 


2 Pd 


yes A s 6 SANG asa AA Aga وو‎ ASN D 


y 


14 


ZA ka 
ad 


3012. Telah bercerita kepada kami Rauh bin 'Abdul Mu'min telah bercerita kepada kami 
Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah telah bercerita kepada kami 
Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang jika para pengendara berjalan di bawah 
naungannya seratus tahun lamanya tidak akan dapat melewatinya". 


bêl gak ANE NGÊS a AD IAE aje an 57 KAGAN NE 


Ta ML 


WIB IL pa ASEAN A ATA? Aa a API 


ر 00 


AN 


2 


ماتةستة s pala Kas AA‏ الْجَذحَي حَيمِمَاطْلَعَتعَلَيه 
BE AKAN‏ 


3013. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan telah bercerita kepada kami Fulaih 
bin Sulaiman telah bercerita kepada kami Hilal bin 'Ali dari 'Abdur Rahman bin Abu 'Amrah 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya di surga ada sebuah pohon yang jika bayangannya ditempuh oleh para 


pengendara, memerlukan waktu seratus tahun lamanya, bacalah firman Allah jika kamu 
mau", (QS al-Wagi'ah ayat 30) yang artinya ("Dan naungan yang terbentang luas"), dan ujung 
panah seseorang dari kalian di surga lebih baik daripada tempat matahari terbit atau 
terbenam". 


PENTE NE IN pe NS KAS HAN بر اهيبن‎ CAS 
4 ته سه‎ Ia, aA aa ا م ر‎ 

PN ea yah ۶ ال‎ egg محم‎ KEN Ge ir َنأ يهر‎ 

SAS 5 yi Ka Jita NG NG‏ بيجم عَلَقَلَسِرَجُلٍ وَاحِرِلَا 


P 


. KAB Í 5 Wai 2 NGE 2 LIN 7 3827 SACA 
PIA ab AAS Aa ولا قحا سد ڪل ام ري رَوْجَتَانِمِنَالْحُور‎ A3 AAS 


i5 
3014. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Fulaih telah bercerita kepada kami bapakku dari Hilal dari 'Abdur Rahman 
bin ABi 'Amrah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 
"Rombongan pertama yang memasuki surga rupa mereka bagaikan bulan saat purnama dan 
rambongan berikutnya yang mengiringi mereka bagaikan bintang yang sangat terang 
cahayanya di langit. Hati mereka bagaikan hati seorang laki-laki yang tidak pernah membenci 
dan saling hasad (iri) di antara mereka. Setiap orang dari mereka memiliki dua istri dari 
bidadari yang sumsum tulangnya dapat kelihatan dari betis-betis mereka dari balik tulang 
dan daging". 


PELAN 38 MEI PEN ابت‎ eat NGANG Na Jani JENG 


ر 


SANGKA AAN اهمال‎ AMS A Ge 


3015. Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Minhal telah bercerita kepada kami Syu'bah 
berkata 'Adiy bin Tsabit telah mengabarkan kepadaku berkata aku mendengar Al Bara' 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Ketika Ibrahim Alaihissalam 
(putra Nabi Shallallahu'alaihiwasallam) meninggal dunia, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Baginya akan ada yang menyusuinya di surga". 


IM 


Era D aS Naa BAE MA خد‎ p 
JM AE IE وسم‎ SALE صل‎ AN EL 358 RA ي سوي‎ 
بٍلِتَقَاضْلِمَا‎ Al ss Atap PANGAN اٽڪۇو‎ AGS, BPA 


- SE an LAS Tg AA مه ر رو‎ NG Na AN Z [27 

بهاو TSI ABI A5‏ يقالت الي في بيدِو ر جال آمَنُوا 
Lag 4‏ - 

Ina gal SALA 


N 


3016. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin "Abdullah berkata telah bercerita 
kepadaku Malik bin Anas dari Shafwan bin Sulaim dari 'Atah' bin Yasar dari Abu Sa'id Al 
Khudriy radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penghuni surga 
memandang penghuni kamar-kamar dari atas mereka sebagaimana mereka memandang 
bintang kejora yang terbit di ufuk timur atau barat disebabkan keutamaan di antara 
mereka". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu tempat tinggal para Nabi 
yang tidak akan dimasuki oleh orang selain mereka?. Beliau bersabda: "Benar, demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, (tetapi juga menjadi tempat tingal) orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan membenarkan para Rasul". 


Bab: Sifat pintu surga 


AN رضي‎ RA HE EA مرن قال حَدَكْنِي‎ JARAN a 
GA 5 ا‎ A A 7 Gn 7 عَم - وم‎ 
MÉIEN SA بو‎ MASA GIE la sa zu Paan 4 

الصَّايِمُونَ 


3017. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Mutharrif berkata telah bercerita kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Di surga ada delapan 
pintu, diantaranya ada yang dinamakan pintu ar-Rayyan yang tidak akan memasukinya 
kecuali orang-orang yang berpuasa". 


Bab: Sifat neraka, dan sesungguhnya ia adalah mahluk 


ANE GI Hen EA Sasa Bis‏ سيعت أَبَاكرٍ 
SE A PJ kaga AE TEET, AEL YAH‏ 


A >“ ا‎ ° A RAGA 3 
Abi PNGEN a 


3018. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Muhajir Abu Al Hasan berkata aku mendengar Zaid bin Wahb berkata aku mendengar Abu 
Dzarr radliallahu "anhu berkata: "Pernah dalam suatu perjalanan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Tundalah (shalat) ". Kemudian Beliau berkata lagi: "Tundalah, hingga kita 
melihat bayang-bayang bukit". Kemudian Beliau bersabda: "Tundalah shalat, karena panas 
yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam". 


Z 7 


NGNE gae IMAN YEN BI yhak ESA PIN Si 


Aa ASN LL ida sala Para DIA 


3019. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Dzakwan dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Tundalah shalat, karena panas yang sangat menyengat itu berasal dari 
hembusan api jahanam". 


A Mbak pa aa PN PAN E خر رى‎ 
دراو‎ 


ع ص ين 


بَعْضِي SANA AAA ak PLAN alert GG an‏ شدما 


p ANASA 


3020. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Neraka mengadu kepada Rabbnya seraya berkata; "Wahai Tuhanku, sebagianku 
(api) saling memakan satu sama lain". Maka neraka diizinkan untuk berhembus dua kali. Satu 
kali pada saat musim dingin dan satu kali lagi pada saat musim panas. Maka hawa panas 
yang kamu rasakan merupakan hawa panas dari hembusan api neraka dan hawa dingin yang 
kamu rasakan merupakan hawa dingin dari zamharir (hawa dingin) jahannam". 


RAE a Ben Ss GAN a بوعَامر‎ AS a BAE حَدَدْنِي‎ 
PN LAIN Kea ii NG BA َنِي‎ KAN NAH 


A 


A ASN iiL h h as 


3021. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abu 
'Amir, dia adalahal-'Aqadiy telah bercerita kepada kami Hammam dari Abu Jamrah adl- 
Dluba'iy berkata; "Aku pernah bermajelis dengan Ibnu 'Abbas di Makkah kemudian aku 
terkena penyakit panas, maka dia berkata; "Dinginkanlah penyakit itu dari kamu dengan 
mengunakan air zamzam karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: 
"Penyakit panas (demam) berasal dari hembusan api jahannam maka itu redakanlah dengan 
air", atau Beliau bersabda: "Dengan air zamzam". Dalam hal ini Hammam ragu. 


لها 


SAN NGAEN UE GEN AE MASA AE بن‎ IA SA 


“ 


EL FS iya NT EA IA Te ANA رَافِعبَمُحَدِج‎ 
AS, 


3022. Telah bercerita kepadaku 'Amru bin 'Abbas telah bercerita kepada kami 'Abdur 
Rahman telah bercerita kepada kami Sufyan dari bapaknya dari 'Abayah bin Rifa'ah berkata 
telah mengabarkan kepadaku Rafi' bin Khadij berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Penyakit panas (demam) berasal dari didihan api jahannam maka itu 
redakanlah dari kalian dengan air". 


Pei اله‎ AA a ARSA Jan EN حَدَتمَامَالِكُمٌ‎ 5 
ULU AE مِنَقَيْح‎ bea NI aka sa AN Je 


3023. Telah bercerita kepada kami Malik bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Zuhair 
telah bercerita kepada kami Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penyakit panas (demam) berasal dari didihan api 
jahannam maka redakanlah dengan air". 


Jeg APA رضي‎ AE اڪن‎ SN 


e gr 


LiL ERA NY da sala e 


3024. Telah bercerita kepada kami Musaddad dari Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah 
bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Penyakit panas (demam) berasal dari didihan api jahannam maka 
redakanlah dengan air". 


We Men Pp عر‎ na TEA NYA 


Padi 


A 


77 0 و‎ < P hs 2 Ae ر 8 ر و‎ ANG ام‎ TE ر ا‎ 
ا بيهر ير ةر ضی الله‎ wagon nba Ba Taman 
AES 2 ISA 2-2 3 TABAH 0 ع‎ 
3و مور و‎ w ص ر‎ ga B AK 21 eia ENG 
3025. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abi Ywais berkata telah bercerita kepadaku 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Api kalian (di dunia ini) merupakan bagian dari tujuh 
puluh bagian api neraka jahannam". Ditanyakan kepada Beliau: "Wahai Rasulullah, satu 
bagian itu saja sudah cukup (untuk menyiksa pelaku maksiat)?" Beliau bersabda: 
"Ditambahkan atasnya dengan enam puluh sembilan kali lipat yang sama panasnya". 


SAN BA ع نْصَفْوَ‎ ANGE و‎ AE NAS سوي‎ PE SAS 
(وَكَاكوَايَامَالِكُ‎ KAA Ne PAT ANAA) 


3026. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari 'Amru dari 'Atha' dia mengabarkan dari Shafwan bin Ya'laa dari bapaknya bahwa dia 
mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam membaca suatu ayat (OS az-Zukhruf ayat 77) di 
atas mimbar: "Wa naadaw yaa maalik (Mereka berseru: "hai maalik". 


2 A 


2 £ 


4 کو ر و‎ 2 ra ا‎ HO KEN WA 1 NYA Pa Ina 2 sq Peg RAWA 4 4 Da 
A = - 4 th 3 .. 5 5 
C 4 w 


Ag Tut, A &‏ 3 ر و ور ل وعد A‏ 4 
we NG i‏ يلسع إن بعل طون ناقتع تابار PERAK‏ 


A 


1 


Ia ASET Je AN رسو ل‎ KASN AN AN كَانَعََ اميا‎ JE AI NG 


2z 


Ka PAE 1 Sana AI Baa KA ا يول قال‎ AVA AAA 3 6 


7 CA 
BAR أقتابه‎ 

A e r 5 Pa sg 2 Pe 24 
LS cad نكا‎ Si SANG 15 K Jabal Ni ena يدور‎ 


SEA انا کم عن‎ sas وَلَا‎ MA, قال نت آم کم‎ SAN ES 33 MAA AE 


9124 


و اترو IA‏ عن شنبة ع PE‏ 


ا 


3027. Telah bercerita kepada kami 'Ali telah bercerita kepada kami Sufyan dari Al A'masy 
dari Abu Wa'il berkata: "Dikatakan kepada Usamah; "Seandainya kamu temui fulan ('Utsman 
bin 'Affan radliallahu 'anhu) lalu kamu berbicara dengannya". Usamah berkata, "Sungguh jika 
kalian memandang aku tidak berbicara dengannya, selain bahkan kuperdengarkannya 
kepada kalian semua. Sungguh aku sudah berbicara kepadanya secara rahasia, dan aku tidak 
membuka suatu pembicaraan yang aku menjadi orang pertama yang membukanya. Aku juga 
tidak akan mengatakan kepada seseorang yang seandainya dia menjadi pemimpinklu, bahwa 
dia sebagai manusia yang lebih baik, setelah kudengar dari Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam". Mereka bertanya: "Apa yang kamu dengar dari sabda Beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam ". Usamah berkata: "Aku mendengar Beliau bersabda: Pada hari 
giyamat akan dihadirkan seseorang yang kemudian dia dilempar ke dalam neraka, isi 
perutnya keluar dan terburai hingga dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang 
berputar-putar menarik mesin gilingnya. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilinginya 
seraya berkata, "Wahai fulan, apa yang terjadi denganmu?. Bukankah kamu dahulu orang 
yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat munkar?". Orang itu 
berkata: "Aku memang memerintahkan kalian agar berbuat ma'ruf tapi aku sendiri tidak 
melaksanakannya dan melarang kalian berbuat munkar, namun malah aku 
mengerjakannya". Ghundar meriwayatkannya dari Syu'bah dari Al A'masy. 


Bab: Sifat iblis dan tentaranya 


وو م 


PLN AN eh by nai Bb ane SIS JAGA Ap AN ha 


r 


o AKAN Sin وَقالاللَيَتُ كب‎ paksa PALA 


AAA SE AN YR YSS Sa Pak‏ گانَدَات يوم 


A 


Pa LA LA و‎ 


Annn‏ قَالَأْسَعََ تٍ أن الله A‏ فِيمَافِيهِ شِمّابِي Jobi‏ ل el Ae KN Kn‏ وال ڪر 


pa 
م‎ - 


Ie WASIT a LAN ج قال‎ a 
SANA A03 AS AN, Kea ANAN BAHU 


Pun dann الشَياطِين قا‎ ai Kes AN NAN aan s Sd KHAN 


HA 
2 3 ور صم‎ 


FN ESA ANGE NGA حَضِيث أن‎ FAN JUS ASLI IN 


N 


3028. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 'Isa 
dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah Radliallahu 'anha berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam tekah disihir". Dan berkata Al Laits: " Hisyam menulis surat kepadaku bahwa dia 
mendengarnya, dia anggap dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat 
sesuatu padahal tidak. Hingga pada suatu hari Beliau memanggil-manggil kemudian berkata: 
"Apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku?. Telah 
datang kepadaku dua orang, satu diantaranya duduk dekat kepalaku dan yang satu lagi 
duduk di dekat kakiku. Yang satu bertanya kepada yang lainnya: "Sakit apa orang ini?". Yang 
lain menjawab: "Kena sihir". Yang satu bertanya lagi: "Siapa yang menyihirnya?". Yang lain 
menjawab, "Labid bin Al A'sham". Yang satu bertanya lagi: "Dengan cara apa?". Dijawab: 
"Dengan cara melalui sisir, rambut yang rontok saat disisir dan putik kembang kurma 
jantan". Yang satu bertanya lagi: "Sekarang sihir itu diletakkan dimana?". Yang lain 
menjawab: "Di sumur Dzarwan". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi mendatangi 
tempat tersebut kemudian kembali dan berkata kepada 'Aisyah setelah kembali: "Putik 
kurmanya bagaikan kepala-kepala syetan". Aku bertanya: "Apakah telah baginda 
keluarkan?". Beliau berkata: "Tidak, karena Allah telah menyembuhkan aku. Namun aku 
khawatir bekasnya itu dapat mempengaruhi manusia maka sumur itu aku urug (timbun) ". 


2 


ر يم 2 A A SA‏ قا ر 
Sah‏ ني yaa Ja AE SALA‏ 
Gee‏ هر يرَهَرَضِيَ الله Asa‏ اله صل a peba a AA‏ 


AA 


La 36383 Ja b JANE GAGAT Ke é SEE SS 


Z Pa 


g Z 


saba apah AG BIS abi AH ái ELSA قد گر‎ 
ES حَبیتالنَفُیں‎ bet LAN الوا‎ 


3029. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata telah bercerita kepadaku 
saudaraku dari Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syaitan 
mengikat tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan tiga tali ikatan, syaitan 
mengikatnya sedemikian rupa sehingga setiap ikatan diletakkan pada tempatnya lalu 
(dikatakan) 'Kamu akan melewati malam yang sangat panjang maka tidurlah dengan 
nyenyak." Jika dia bangun dan mengingat Allah maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian 
dia berwudlu' maka lepaslah tali yang lainnya dan bila ia mendirikan shalat lepaslah seluruh 
tali ikatan dan pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran yang 
menenteramkan jiwa. Namun bila dia tidak melakukan seperti itu, maka pagi harinya jiwanya 
merasa tidak segar dan menjadi malas beraktifitas". 


AE SAS‏ بنا ي َي دتا جر ja‏ عنصو ر عاي ايل Nak‏ انال 
کر 4 
أو 


SNI Laaa #5 SAI نجل‎ sala sae g ea 


َالَف أذنه 


3030. Telah bercerita kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah bercerita kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari 'Abdullah radliallahu "anhu berkata: "Dilaporkan 


kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seseorang yang tertidur melewati malamnya hingga 
pagi, maka Beliau bersabda: "Itulah orang yang dikencingi syaitan pada kedua telinganya", 
atau dia berkata: "pada telinganya". 


Me 28 EME يِا‎ he a Aan PLUS SAS AE سی‎ ja SAS 


ANA بشم‎ NG ASN sda aa 2. Neg pa 


3031. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Hammam 
dari Manshur dari Salim bin Abi Al Ja'di dari Kuraib dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma dari 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Seseorang dari kalian apabila mendatangi 
istrinya (untuk berjima') kemudian membaca do'a: Allahumma jannibnasy syaithaana wa 
jannibisy syaithaana maa razagtanaa" (Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah 
pula dari anak yang kelak Engkau karuniakan kepada kami), kemudian bila keduanya 
dikaruniai anak maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu". 


sa SESI رَضِيَ‎ PEN ME WAPEANA عدا‎ 


a 555 BATAN GENG yk AN حا ج‎ Ab san 
5 Sal SG PEN dome Abrial isi OLE PEES TA 235 


4 A r 


شَيّطان أو الث laa 2 PASAL‏ 


3032. Telah bercerita kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami 'Abdah dari 
Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma berkata, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika alis (bagian lingkar luar) matahari mulai terbit 
janganlah kalian shalat hingga terang (selesai masa terbitnya), dan jika alis matahari mulai 
terbenam janganlah kalian shalat hingga benar-benar telah hilang (terbenam), dan janganlah 
kalian menunggu untuk shalat saat terbitnya matahari atau saat terbenamnya, karena saat 
seperti itu dia terbit pada dua tanduk syaitan", ('Abdah bin Sulaiman) berkata: "atau asy- 
syaitan (definitive), aku tidak tahu mana yang dikatakan oleh Hisyam. 


A 
27 A. 


- 5 > - k, 4 7 2 کرو‎ 213 P 0 & 
لو كر بكر‎ BBG AS 


pisi Jt هو‎ PANAI ing Adela sale Je LANJGI 


P 


A 24 2 - 
فلیمنعه‎ S 


DA 
z - 


Mema Se a LAN One e 


A 


ANGGAS اَم بط ر‎ ASN رسو لاو صل‎ É NE Gg kh 
Sa کر‎ Sela AE LES PANJE WA Selada: PEN AN aa 


NG Tes 7 A 


AOE] SEN AN IE esa ANA قاقر ا‎ Lal pde 
IBE E َيَهِوَسَلَم صَدَكَكَوَهْوَ‎ LAN ALAN ei 7 Aa 


3033. Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits 
telah bercerita kepada kami Yunus dari Humaid bin Hilal dari Abu Shalih dari Abu Sa'id 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika ada seseorang lewat di 
hadapan salah seorang dari kalian yang sedang shalat, hendaklah dicegahnya. Jika tidak mau 
dicegahnya lagi dan jika tetap tidak mau, maka perangilah karena dia adalah syetan". Dan 
'Utsman bin Al Haitsam berkata telah bercerita kepada kami 'Auf dari Muhammad bin Sirin 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadlan kemudian ada orang yang datang mencuri 
makanan namun aku merebutnya kembali, lalu aku katakan: "Aku pasti akan mengadukan 
kamu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Lalu Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
menceritakan suatu hadits berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang 
kepadanya tadi berkata: "Jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat 
Al Kursiy karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan syetan tidak akan dapat 
mendekatimu sampai pagi". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Benar apa 
yang dikatakannya padahal dia itu pendusta. Dia itu syetan". 


ATI NIA SKA MEA IR E ÁN AI حَدَْتَايحَيَى‎ 


> و و حا د ا 2 ر و ھر و ٣ر ص‎ 2A? 2 Ie ma anna 
كذا‎ dad yi 555 Sa Da DaN 


EN dn NG NG SAI يقو‎ AK Yaa 
3034. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab berkata telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair, berkata 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syetan 
senantiasa mendatangi salah seorang dari kalian seraya berkata: siapa yang menciptakan ini 
dan siapa yang menciptakan itu hingga akhirnya dia bertanya 'Lantas siapa yang 
menciptakan Tuhanmu?. Bila sudah sampai seperti itu maka hendaklah dia meminta 
perlindungan kepada Allah dan menghentikannya". 


N 


4 


Z 


BA EH La SANG SSi AS AS‏ ي امول 


Z ig 
w P uni - 


BAM LA OI لقال شى‎ a ELÉ يَرَةَرَضي‎ 3 PUN SAS JAGA) 
ANE EA MERE اب الْجَتَدَوَ‎ AE AAS 


3035. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits 
berkata telah bercerita kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata telah bercerita kepadaku 
Ibnu Abi Anas, mantan budak at-Taymiyyin bahwa bapaknya bercerita kepadanya bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila datang bulan Ramadlan pintu-pintu surga dibuka sedang pintu-pintu 
neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu". 


IE ME A KE Isa ANIS رو‎ EA AAS Ga GS 
5 A 


AMP an LN ENI As Si‏ مُومَى قَالَلِقَتَاهُآ تِتَاعَدَاءَنًا (كَالَ 


ر چو ے ر و ANA KENAA‏ ےر ار 2 ONS‏ د PE SA‏ 
| | 0 اذا 13 | 5 فا Meets‏ ف ATAN PATAH‏ اذ g‏ لم جد 

پت اداو ي ال لصخرَةفإني سي لحوتو la‏ يطانآان ZBK‏ یچدموسی 
ara AN 53 a A)‏ 


3036. Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy telah bercerita kepada kami Sufyan telah 
bercerita kepada kami 'Amru berkata telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Jubair berkata; 
Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, lalu dia menjawab, telah bercerita 
kepada kami Ubay bin Ka'ab bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: " Musa Alaihissalam berkata kepada muridnya; "Hidangkanlah makanan siang 
kita". Muridnya berkata; ("Tahukah kamu tatkala kita mecari tempat berlindung di batu 
tadi?. Sesungguhnya aku lupa (menceritakan tentang) ikan itu dan tidak ada yang melupakan 
aku untuk menceritakannya kecuali setan"). Maka Musa Alaihissalam tidak mendapatkan 
jatah makan hingga mereka menemukan tempat yang diperintahkan Allah Ta'ala". (Kisah 
dalam QS al-Kahfi ayat 62 - 63) 


a رَضِيَ‎ FE BEE Keja AE عَنَمَالِكِعَنَ‎ 4 AEAT Kera ANG 


2 


KANAN IYA JAJAN UAN AN Wana ale LAI ا‎ 


bám êkas 


3037. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari 'Abdullah bin 
Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menunjuk ke arah timur lalu bersabda: "Fitnah itu akan timbul 
dari sana. Fitnah timbul dari tempat terbitnya tanduk setan". 


LAN a Mee AN Aa FA ES NS 


r 


NAK JANG EIS S ings aga: عَلَيه‎ PA Ie ANE ga; کار‎ 


“ 


n غل‎ í SMÍ sA ish, EREA SEE KO PESAN َك‎ sake 


25 


57 


AN SN BA) اشم انو مر‎ ALI کر اشم الوأ‎ NGA ang ab GAN اشم‎ 
ai Sa ولو‎ 


3038. Telah bercerita kepada kami Yanya bin Ja'far telah bercerita kepada kami Muhammad 
bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepada kami Ibnu Juraij berkata telah mengabarkan 
kepadaku 'Atha' dari Jabir radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Jika malam sudah datang atau sabda Beliau, malam sudah gelap, maka tahanlah bayi-bayi 
kalian karena pada saat itu setan sedang berkeliaran. Jika telah berlalu beberapa waktu dari 
waktu 'isya', bolehlah kalian biarkan mereka dan tutuplah pintu rumah dan sebutlah nama 


Allah dan padamkanlah lampu-lampu kamu dan sebutlah nama Allah dan tutup tempat 
minum serta tutup pula bejana (tempat makanan) kamu, walaupun kamu hanya sekedar 
melintangkan sesuatu di atasnya, dan sebutlah nama Allah". 


a La SIG ANE SAKA KERANA NE حو د‎ aa AS 
A >. DSK SANA ir KHAN 9 PAN كَاَرَسُو‎ Degan 
Ws MEN pan a Sanata Ka وكاس‎ pura) P MERIAH 


- 4 
ع 9 


SE AN ed Bela pa صل‎ LAJU sila SAE ogél 
AAN IA Lap ري من‎ > BIAN TERI AS CAN 
AJE IK ASM يفف قلود‎ 


3039. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ghaylan telah bercerita kepada kami 'Abdur 
Razaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Ali bin Husain dari 
Shafiyyah binti Huyay berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang 
melaksanakan i'tikaf aku datang menemui Beliau di malam hari, lalu aku berbincang-bincang 
sejenak dengan Beliau, kemudian aku berdiri hendak pulang, Beliau juga ikut berdiri bersama 
aku untuk mengantar aku. Saat itu Shafiyyah tingal di rumah Usamah bin Zaid. (Ketika kami 
sedang berjalan berdua itu) ada dua orang laki-laki yang lewat, dan tatkala melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam keduanya bergegas. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 
"Kalian tenang saja. Sungguh wanita ini adalah Shofiyah binti Huyay". Maka keduanya 
berkata: "Maha suci Allah, wahai Rasulullah". Lalu Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Sesungguhnya setan berjalan lewat aliran darah dan aku khawatir setan telah memasukkan 
perkara yang buruk pada hati kalian berdua". Atau memasukkan sesuatu ". 


BIKE Do, SU b GIE bésan NGET a EA KA 
ANEA SEK SIK gagi ASEEN 5 5 ka اللا َيه و‎ EA 


LA 


33 A s1 3 oar < و‎ PAK 2 ور + $ سو‎ 
Was anto 9 Gya Se ag a aké TAS مهو‎ ÊNGG) kada MAESA 


2r A 


LAN JS Ang‏ صل Jas Balls ya UI ENG ba ak EN‏ يجتو 


3040. Telah bercerita kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari 'Adiy 
binTsabit dari Sulaiman bin Shurad berkata: "Aku sedang duduk bersana Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam danada dua orangyang saling mencaci. Satu diantaranya wajahnya memerah 
dan urat lehernya menegang. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh 
aku mengetahui satu kalimat yang bila diucapkan akan hilang apa yang sedang dialaminya. 
Seandainya dia mengatakan a'uudzu billahi minasy syaithaan", (aku berlindung kepada Allah 
dari setan) ". Lalu orang-orang mengatakan kepada orang itu; "Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Berlindungkah kamu kepada Allah dari setan". Orang 
itu berkata: "Apakah aku sudah gila?". 


TEE MEA K رعسل بنا ي الْجَمْدِعَنَ‎ ES PENA AAN NGA 
SEIKO ES GEN م ٳدا ق اهاه قال جيَبني‎ An ana 


2 2,? F A WAA P 
. 


إن گا وما كم Lk An‏ كيالو AS PAN‏ 


Ne 


3041. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah 
bercerita kepada kami Manshur dari Salim bin Abi Al Ja'di dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seseorang 
dari kalian mendatangi istrinya (untuk berjima') kemudian membaca do'a; Allahumma 
jannibnisy syaithaana wa jannibisy syaithaana maa razagtani" (YA Allah, jauhkanlah aku dari 
setan dan jauhkanlah pula dari anak yang kelak Engkau karuniakan kepada kami), kemudian 
bila dikaruniai anak maka setan tidak akan dapat mencelakakan anak itu dan tidak akan 
dapat menguasainya". Syu'bah berkata, dan telah bercerita pula kepada kami Al A'masy dari 
Salim dari Kuraib dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma seperti hadits ini". 


GANG in GA SANGA A KG Ah A 
á SAE Aa JA ji Mas 22211 a AE Je 


ور 


منەفد 


3042. Telah bercerita kepada kami Mahmud telah bercerita kepada kami Syababah dari 
Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa Beliau mengerjakan shalat lalu setelah itu bersabda: "Setan datang 
menghampiri aku dan berusaha menggangguku untuk memutus shalatku namun Allah 
memenangkan aku atasnya". Lalu Mahmud menyebutkan lanjutan hadits ini secara 
keseluruhan. 


3 | 4 4 0 PS 7 ر‎ 
BELI an 2533 MSI تيو لرئاو دي‎ Ar NGABA NE JEKE Ál 


A 


KE EN jaba بهن ادان و‎ ha SiNi 


A 


MEN سَجَدَسَجَّدَيّ‎ AGAN أو‎ SES jas B3 (a MASIRA 


3043. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al 
Awza'iy dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika panggilan shalat (adzan) 
dikumandangkan maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut agar tidak mendengar 
suara adzan tersebut. Apabila panggilan adzan telah selesai, maka setan kembali. Dan bila 
iqamat dikumandangkan setan kembali berlari dan jika iqamat telah selesai dikumandangkan 
dia kembali lagi untuk mengganggu seseorang diantara dirinya dan jiwanya seraya berkata; 


ingatlah ini dan itu. Hingga orang itu tidak menyadari apakah tiga atau empat raka'at shalat 
yang sudah dikerjakannya. Apabila dia tidak tahu tiga atau empat raka'at maka sujudlah dua 
kali sebagai sujud sahwi". 


ZA 


ENG gê a AE Kou Pi‏ عن أي هْرَيْرَكَرَضِيَاللُعَنْهُكَالَكَالَ 


Kdi Agar P Pat SAN 
PERANAKAN 


3044. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak keturunan Adam ditusuk (untuk disesatkan) oleh 
setan dengan jari jemarinya ketika lahir, kecuali 'Isa bin Maryam. Setan datang lalu menusuk 
dari balik hijab" (pakaian yang dikenakan bayi) ". 


2 
كلق 


A ابر اهي‎ ai Seda ا‎ 


2 


A Ke Ma قال فيڪ‎ ASIAN PI ME a LA 
ken NA JE مغر ةوقال اَي أَجَارَ‎ EKA Sp AI o 


Égi KA en عَلَيْهوَسَلَّمْيَعْنِي‎ 
A TN AAN ag 21624 و “ر‎ AR اور ۴و و ا‎ 
SN a sait NA WELAN Ge Sa êh 07 حو‎ AN 
Sana - . 2 Es 775 رت‎ 44 
NG KN ab NGA 2 Sioi SAI AA sgis 
KIE الْقَارُورَةقيرْيدُونَمَعَهَا مِامَهَ‎ ELE الحكاهن‎ 


3045. Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada kami Isra'il dari Al 
Mughirah dari Ibrahim dari 'Alyamah berkata: "Aku mengunjungi negeri Syam, lalu aku 
bertanya: "Siapa orang yang ada disini?". Mereka menjawab: " Abu Darda' radliallahu "anhu". 
Dia ('Algamah) berkata: "Apakah benar bersama kalian ada orang yang telah Allah pelihara 
dari setan sebagaimana diucapkan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam?". Telah bercerita 
kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Mughirah; Dan dia 
berkata: "Orang yang telah Allah pelihara dari setan sebagaimana diucapkan Nabi-Nya 
Shallallahu 'alaihi wasallam adalah 'Ammar". Dia berkata: dan Al Laits berkata: telah 
bercerita kepadaku Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal bahwa Abu Al Aswad 
mengabarkan kepadanya dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang 
gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi lalu didengar oleh setan-setan 
kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun sebagaimana botol 
ditiup lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya itu dengan seratus 
kedustaan". 


KE 33 PARA EN عَنْسَعِيدٍ معيو‎ Sa AE ea Uas 


Sg WAN AA AS al ae ÊNGG a AIA 


LA 


8 ل سك w 7 PM MI‏ 
35 كُمْإِدَاقَالَهَاصَحِكَ الشَّيّطَانُ 


$ 


LA 


3046. Telah bercerita kepada kami 'Ashim bin 'Ali telah bercerita kepada kami Ibnu Abi 
Dza'bi dari Sa'id Al Magbariy dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menguap itu dari setan. Maka bila seorang dari kalian 
menguap hendaklah sedapat mungkin ditahannya karena bila seseorang dari kalian 
menguap dengan mengeluarkan suara haa, setan akan tertawa". 


A z A 2 58 


r 


KAWA A gw? ELIA a مل نوه |4 1ج‎ IG كر‎ LAKI aa Aza £ 
E ana اء کال غ‎ a Ia على‎ 


3047. Telah bercerita kepada kami Zakariya' bin Yahya telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah, Hisyam berkata, telah mengabarkan kepada kami dari bapakku dari "Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Ketika perang Uhud dan kaum Musyrikin dapat dikalahkan, Iblis 
berteriak dan berkata, "Hei hamba-hamba Allah, di belakang kalian ada pasukan musuh yang 
lain". Maka pasukan yang di depan kembali sehingga terjadilah pertempuran antara pasukan 
barisan depan dengan pasukan belakang (sesama Kaum Muslimin). Hudzaifah radliallahu 
'anhu memperhatikan ternyata ada bapaknya, Al Yaman. Maka segera saja dia berseru, 
"Wahai hamba-hamba Allah, itu bapakku, itu bapakku". Demi Allah pasukan itu tidak 
mempedulikan (terus saja bertempur) hingga akhirnya membunuhnya (Al Yaman). Maka 
Hudzaifah radliallahu 'anhu berkata: "Semoga Allah mengampuni kalian". 'Urwah berkata: 
"Sejak saat itu Hudzaifah senantiasa mendapatkan kebaikan hinga bertemu dengan Allah 
(meninggal dunia) ". 


As 2 2024A <. 2 وس‎ D Pena tip مر نك‎ Ta Pd 2 DA 153, 
PE ÊNGG B3 9 rail An AN EA e A بيع حَدَتنَا أو‎ ME LAN 


ANN Sui la AN صل‎ NE رضي‎ 


SN TAI EA 25 Ais 
A 2 Pa Pai 


3048. Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin ar-Rabi' telah bercerita kepada kami Abu Al 
Ahwash dari Asy'ats dari bapaknya dari Masrug berkata, 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, 
"Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang seseorang yang menoleh 
ketika sedang shalat maka Beliau bersabda: "Itu adalah sambaran yang sangat cepat yang 
dilakukan oleh setan terhadap shalatnya seseorang dari kalian". 


PAN ES يى عَنْعَبَدِ للب‎ SSS EA INA aa اھ ُو‎ 
Ié iels NAN INGGA NE 2 PA وحَدَّكْنِي‎ laga NG 


A A - g 


KL IS LAN i Á SI EA ناي‎ ai Sia 
aii HSE UNESA IE Yani N من‎ EN aa aa 
28 2 Sa MB من شر‎ AL Pecat 


3049. Telah bercerita kepada kami Abu Al Mughirah telah bercerita kepada kami Al Awza'iy 
berkata telah bercerita kepadaku Yahya dari 'Abdullah bim Abu Oatadah dari bapaknya dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Sulaiman 
bin 'Abdur Rahman telah bercerita kepada kami Al Walid telah bercerita kepada kami Al 
Awza'iy berkata telah bercerita kapadaku Yahya bin Abi Katsir berkata telah bercerita 
kapadaku 'Abdullah bin Abu Oatadah dari bapaknya berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Mimpi yang baik berasal dari Allah sedangkan yang buruk dari setan. 
Maka itu bila seseorang dari kalian mengalami mimpi buruk yang menakutkannya hendaklah 
meludah ke arah kirinya dan hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah dari 
keburukan mimpinya sebab dengan begitu mimpinya itu tidak akan membahayakannya". 


an A 4 KAN و وو‎ 


وق ن و ر ص Era - Rag‏ و ا 
ATA CEK‏ الله AN‏ بن يوسف اخبر AA EN As‏ الح عن أي هر رجي 


(ane 


US, Ab ANA NE AI ka pede ISSI AMAL 


s 
- A 


Td ر‎ LA 2 ر‎ P 4 84 LAI 2 ga Ta 5 223 
EEEE ATESA A 


bala 4 السَّيْطانِيَوْمَهُدلِكَ حَنّى يمسي و‎ ya رر‎ NENG Gita A AYAH KE Dam 


2 


Z 
P G 1 5 


مما جاءبه إلا hia BAE‏ 


3050. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Sumayya, maula Abu Bak dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membaca laa 
ilaaha illallahu wahdahuu laa syariika lahuu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli 
syai'in qodir (Tidak ada ilah (yang berhaq disembah) selain Allah Yang Maha Tunggal tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu) sebanyak seratus kali dalam sehari, maka baginya mendapatkan pahala 
seperti membebaskan sepuluh orang budak, ditetapkan baginya seratus hasanah (kebaikan) 
dan dijauhkan darinya seratus keburukan dan baginya ada perlindungan dari (godaan) setan 
pada hari itu hingga petang dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya dari orang yang 
membaca doa ini kecuali seseorang yang dapat lebih banyak mengamalkan (membaca) dzikir 


HU 


ini". 


SA NA get a Sen NA SIS A As 5 


0 


Asas NYATA AH يِا يوقا‎ MAAN 5 gigi MAE AE RENEE 


KR EN Aae sala al الول‎ yA SAN قال‎ 
ala sale LI AR NE WA EA Ar 
Dont NGANG ga 3 سك‎ MANIS AE JS Aang ala ya, AE AN AN Pe 


ama aa E 


Aa 


an sasis Par NAN: ا‎ 


te, # Zart G - 4 
NG e 


3051. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Ya'qub bin 
Ibrahim telah bercerita kepada kami bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab berkata telah 
mengabarkan kepadaku 'Abdul Hamid bin 'Abdur Rahman bin Zaid bahwa Muhammad bin 
Sa'ad bin Abi Wagash mengabarkan kepadanya bahwa Sa'ad bin Abi Wagash berkata: 'Umar 
meminta izin menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat ada wanita-wanita 
Ouraisy sedang berbincang bersama Beliau dan berlama-lama berbicara hingga suara 
mereka terdengar dengan keras. Ketika 'Umar terdengar meminta izin, para wanita itu 
berdiri lalu pergi berlindung di balik tabir. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengizinkan 
'Umar masuk lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. 'Umar berkata: "Semoga 
Allah selalu membuat gigi baginda tertawa wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Aku heran 
dengan para wanita yang tadi bersamaku. Ketika mereka mendengar suaramu mereka 
langsung saja menghindar dan berlindung dari balik tabir". 'Umar berkata: "Kamulah wahai 
Rasulullah, seharusnya yang lebih patut untuk disegani". Selanjutnya 'Umar berkata: "Wahai 
para wanita yang menjadi musuh bagi diri kalian sendiri, mengapa kalian segan (takut) 
kepadaku dan tidak tidak segan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Para wanita 
itu menjawab, "Ya, karena kamu lebih galak dan keras hati dibanding Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam". Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat 
yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada satu setanpun yang berjumpa denganmu pada 
suatu lorong melainkan dia akan mencari lorong lain yang tidak kamu lalui". 


PARA نأي حَازع عكر‎ SEN MBA حَدَكْنِي‎ 
مِنْ‎ SARI AENG Jala al 22 Ala ENE ي هر ير هرضي‎ bê dh 
aa yi Nan SIANG ENG 5 


3052. Telah bercerita kepadaku Ibrahim binHamzah berkata telah bercerita kepadaku Ibnu 
Abi Hazim dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari 'Isa binThalhah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jika terbangun, seingatku 


beliau bersabda: seseorang dari kalian, dari tidurnya hendaklah dia berwudlu' dan 
beristinsyar (memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya) karena setan tidur pada 
batang hidung orang itu". 


Bab: Penjelasan tentang jin, pahala dan hukuman mereka 


r‏ همي 


دسا A gga MAE NGGE E NGGE Ak‏ بن أي صَعْصَعَةلأَمْصَارِيعَنْ 
PSA 23 AA Baa‏ لياراك وب قمر AYUNG KÉ‘‏ 


2.4 SGA? 8 a Re 7 P 
ا‎ SEA BA Sa NAN غتمكو وَبَادِيَتِكَقَأَذْنت‎ 


IM 
w 
r 


Kaya £ AA سید سمعته من رس‎ PAN aa AAS SV 


3053. Telah bercerita kepada kami Outaibah dari Malik dari 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin 
'Abdur Rahman bin Abi Sha'sha'ah Al Anhariy dari bapaknya nahwa dia mengabarkan 
kepadanya bahwa Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata kepadanya: "Aku melihat 
kamu orang yang menyukai kambing dan lembah. Maka jika kamu sedang bersama 
kambingmu dan berada di lembah lalu kamu mengumandangkan adzan untuk shalat maka 
keraskanlah suaramu dalam mengumandangkan adzan tersebut, karena tidak ada 
seorangpun yang mendengar suara mu'adzin, apakah dia itu jin, manusia atau apapun 
melainkan dia akan bersaksi baginya (mu'adzin itu) pada hari giyamat". Abu Sa'id berkata: 
"Aku mendengar keterangan ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". 


Bab: Firman Allah "Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan" 


وه وو TA‏ 


AEs Né aG RE م‎ ASA هش امن يو‎ SAS محمد محمد‎ AN Aa 


BEI so LM A is a : ag NANGEN َي‎ 
Z 01 A - 3 , 20 


Ba 


gana bad ANGAS Sorga‏ ود Liz‏ يَسَتَسَقَطَنَالْحَبَلْكَالَعَْبَدُ 


A 


ES Jl; A sia sak E ال‎ Je PA AT LANANG بو‎ Aan 


sa AI: PARE IKEA ت و هي‎ LIA Ms In, 


A 


LA 
A 


KER AAA SN EN Ge) IKEA و45‎ SAE SALA 


ME A AL کر الو کنا‎ ALAN Ngarak 
3054. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Hisyam bin Yusuf telah bercerita kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Salim dari Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang 
sedang menyampaikan khathbah di atas mimbar bersabda: "Bunuhlah ular-ular dan 
(terutama) bunuhlah ular belang (bergaris putih pada punggungnya) dan ular yang ekornya 
pendek (putus) karena kedua jenis ular ini dapat merabunkan pandangan dan menyebabkan 
keguguran (janin) ". 'Abdullah berkata: "Ketika aku mencari ular untuk membunuhnya, Abu 


Lubabah memanggilku: dan berkata: "Jangan kamu bunuh". Aku katakan: "Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkan untuk membunuh ular-ular". 
Dia berkata: " Beliau setelah itu melarang membunuh ular-ular yang tinggal di rumah, yaitu 
yang disebut al-'awamir (ular yang lama berdiam di rumah manusia). Dan 'Abdur Razag 
berkata dari Ma'mar: "Maka Abu Lubabah atau Zaid bin Al Khaththab melihatku" (redaksi 
dengan riwayat lain dari memanggilku). Hadits ini juga diikuti oleh Yunus, Ibnu 'Uyaynah, 
Ishaq Al Kalbiy dan Az Zubaidiy. Dan berkata Shalih, Ibnu Abi hafshah dan Ibnu Mujammi' 
dari Az Zuhriy dari Salim dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, "Maka Abu Lubabah atau Zaid 
bin Al Khaththab melihatku". 


Bab: Sebaik-baik harta seorang Muslim adalah kambing yang di gembalakan di 
lereng-lereng bukit 


A 


5 4 2 24 574 2 2. s2. PA (SL A AP 0 A و‎ a 
SEE خب عبد اله‎ NE بنا ي اوي كَالَحَدَدْنِي مالك‎ dee 


4 78 


Bag ka saé PAN ول ال صل‎ IA sa MANI AA 223 


Z 56‏ م ۶ر ر KL A‏ داهو MP‏ 0 ا 0 PANA Aa‏ 
Sun‏ و كو مال اله جل ع يتم MANA 3 BIAN ALA‏ ية بدينه من AN‏ 
ن يحون حير J‏ حل عم ع AN adan R3 J El Aah‏ 


3055. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abi Uwais berkata telah bercerita kepadaku 
Malik dari 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin "Abdur Rahman bin Abi Sha'sha'ah dari bapaknya 
dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Diprediksikan (akan datang suatu masa) yang ketika itu harta seseorang yang 
paling baik adalah kambing yang digembalakannya menyusuri perbukitan dan lembah- 
lembah tempat turunnya air hujan karena dia lari menyelamatkan agamanya untuk 
menghindari fitnah (krisis agama) ". 


- 


LAN 


AD 3G و و‎ AA و‎ 


PA USS‏ سف ا AH‏ امالك PENGEN NGGE‏ حعَ نأي هر ير هرضي الهأ 
- 0ه ر LAI 2. MA WA 22 í EE E KANGA‏ .25 41 

JAMI SPAN AS LN pe IE AGAN San 
AK JANGAN وَالْإبِلوَالْقَدَادِينَآَهْلالْوَبَروَ‎ 


3056. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pusat kekufuran itu ada di arah Timur. Kebanggaan 
diri sendiri dan kesombongan terletak pada para pemilik kuda dan unta dan yang biasa 
bersuara keras adalah para pengembala unta yang berpindah-pindah (nomaden) sedangkan 
ketenangan ada pada para pemilik kambing". 


C 


26 ed 
أن‎ 


Ben قال خد فن عر ع تن عر‎ PAN يحي عر‎ AAA is 


Tt E ANG N NYENG 0 MA - o ر ور ار‎ TE 21244 aai - 
Lis 35 LAN NIA na NI a بِيَدِوسَحْوَ‎ - KATANG ANG 


rd re Tea 


3 
ZA ره ر < 7 2 ا ر‎ 1 a I7 > . Aa? 


3057. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Isma'il 
berkata telah bercerita kepadaku Qais dari 'Ugbah bin 'Amru Abu Mas'ud berkata: 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menunjuk dengan tangan Beliau ke arah Al Yaman 
sambil berkata: "Keimanan itu ada pada orang Yaman di arah sana, dan kekerasan (tabi'at 
kasar) dan kerasnya hati terdapat pada diri orang-orang yang mengembala dan pemilik unta, 
sebagai dasar tabi'at orang yang suka mengikuti di belakang ekor unta, yaitu ditempat dua 
tanduk setan muncul, pada kabilah Rabi'ah dan Mudlar". 


3G 


GÊNGE PN Gesi عاي هْرَ:‎ é iiis 4 e 
As) PAN Abah االله‎ JUGA ee Aas NG) JG ka sale ا‎ 
Bi Ba AN ذو باه من‎ e 


3058. Telah bercerita kepada kami Qutaibah telah bercerita kepada kami Al Laits dari Ja'far 
bin Rabi'ah dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar suara kokok ayam mohonlah kepada Allah 
karunia-Nya karena saat itu ayam itu sedang melihat malaikat dan bila kalian mendengar 
ringkik suara keledai mohonlah perlindungan kepada Allah karena saat itu keledai itu sedang 
melihat setan". 


3G 


Ea Kis‏ تع aa‏ ا ME pepe ALE ANEH‏ رضي الله 


PA 
A pa A 


l SERA HI JAN EL NG) la sal SAN هماقا ل رسو‎ 
BEE 5 A A ga MASYA AAA ASAM 


P 
14 


ibi o E E PE Jasari EGA Bangang 


وميد کر 3 SAN‏ 

3059. Telah bercerita kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Rauh telah 
mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata telah mengabarkan kepadaku 'Atha' dia 
mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kegelapan malam datang, atau kalian berada pada petang hari, jagalah anak- 
anak kalian karena pada saat itu setan sedang berkeliaran. Jika malam telah berlalu 
beberapa saat, bolehlah kalian biarkan mereka dan tutuplah pintu rumah dan sebutlah nama 
Allah karena setan tidak akan membuka pintu yang tertutup". Dia (Ibnu Juraij) berkata, "Dan 
telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Dinar dia mendengar Jabir bin 'Abdullah seperti apa 


yang 'Atha' kabarkan kepadaku namun tidak menyebutkan kalimat dan sebutlah nama 
Allah". 


SEGEL EP محمد عاي هر‎ ES A ga PSA 


pa 


r a4 22 A w 2 2 26 ا‎ LAH P 
23 MANIS INI EN JAA صلی الله عليه وَمَ کال فقت اهم ن نی‎ 
7 ba VA 22 Ma ل بار‎ < 


5 


P 2 5 سني‎ a 1 2 هر سو‎ 
ب ا كم‎ > Ne o ane Ata Lele, EN 
صل الله‎ NI سيعت‎ AN ISS Sin Sua 3 3 IU 


2 BA و‎ 


4 MS 24 A Kp GP Pa 
UAN ga) NGALA Pertuan 


3060. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Wuhaib dari 
Khalid dari Muhammad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Satu ummat dari Bani Isra'il telah hilang dan tidak diketahui lagi apa 
yang telah dilakukan oleh ummat tersebut. Aku tidak mengira selain ummat itu telah 
dijelmakan dalam bentuk tikus, yang apabila mereka disuguhi susu unta, mereka tidak 
meminumnya, dan bila diberi susu kambing, mereka meminumnya". Kemudian aku ceritakan 
hal ini kepada Ka'ab maka dia berkata; "Apakah kamu mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda seperti itu?". Aku jawab; 'Ya". Dia bertanya kepadaku berkali-kali hingga 
akhirnya aku katakan; "Apakah perlu aku bacakan kitab Taurat". 


و 
Pa be Gala‏ و aa TAa‏ ر2 la A2 ANA KÍ Ns‏ ع و كور موده م دوه Ka‏ 
Aa SAS‏ عقي عَنَ ابن و هب قال حدذنِي ANE‏ شهاب AAN EA VE‏ 
A‏ 7 


Sini ر و 4 2 1 مه‎ l AIAZ 22 ر اور و‎ 2 E 
ME Sah ALA S aan AG EN sad AN صل‎ ANA 23 
برو‎ AAS AA صل‎ ad Sa ai 


3061. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin 'Ufair dari Ibnu Wahb berkata telah bercerita 
kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dia bercerita dari "Aisyah radliallahu 'anhu 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengomentari cecak dengan istilah fuwaisig 
(binatang durhaka) dan aku tidak mendengar Beliau memerintahkan untuk membunuhnya 
sedangkan Sa'ad bin Abi Wagash beranggapan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah 
memerintahkan untuk membunuhnya". 


2 و وورر” و ور و‎ INA ot و ورو ےی‎ AE <A a Ce ea 

Pe ena E Laba و‎ Ta aa ا‎ 

E GINi sal ala GRAN Jo GANGA Eh "AA Blogs 

3062. Telah bercerita kepada kami Shadagah bin Al Fadlal telah mengabarkan kepada kami 

Ibnu 'Uyaynah telah bercerita kepada kami 'Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah dari Sa'id bin 

Al Musayyab bahwa Ummu Syarik mengabarkan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memerintahkan untuk membunuh cecak. 


CoN IIL ag. 2 Ri Ly A Ta" A اکر ورو دو و‎ 
IBAN أَسَامَهَعَنَهِشَامعَنَأبِيهِعَنَعَابِشْهُرَضِيَ‎ ga a Jne Wil jaga SAS 
nd ad La 5 bad 
“ر٢ کے اوہ ور‎ OP NGE ا ر‎ ANA ج ا اھ‎ 
AN لحل دابع اذ‎ ana 3 AI Gad SG AAN ESA ak EN صل‎ LAIN 
A 
3063. Telah bercerita kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 


Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu "anhu berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bunuhlah ular-ular belang karena jenis ular ini dapat 


merabunkan penglihatan dan mengugurkan kandungan". Hadits ini diikuti pula oleh 
Hammad bin Salamah dari Abu Usamah. 


A 
SEN SEA ga E NGNE a PAN ASAS saa 
رب‎ 2 we NG Z 


SEE AA aan ITE JEN Ji وَسَلْم‎ 
3064. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Hisyam 
berkata telah bercerita kepadaku bapakku dari 'Aisyah radliallahu "anhu berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh ular yang berekor pendek dan 
Beliau menjelaskan bahwa jenis ular ini dapat merabunkan penglihatan dan mengugurkan 
kandungan". 


ےر 
A G‏ 


A 4 LA PA 0 
د‎ 21A 6 س ⁄ واو‎ e P س 2 و‎ ta 2 LE LA د‎ a? NANG 
z z x 
PELE 2 NA La LG يور سم‎ Í يا‎ ANG A وو‎ s 
Jai Am sed SA Una panak a AAN Jo Pa AMEH KPS يقتلا‎ 
Ts NET r NANG af ya LK £ ويه‎ ANN 1.24و‎ A كم‎ ah 
الله‎ II لباب قا حبر ن‎ NIE PSN JUS 321555 انظ وا أي هو‎ 
رک‎ z 


A 


وس ب لم 


EA Pd‏ ره و | 2 0 4 Bagai > A A‏ وام 7 2 و ر عور 
ES gahi‏ الجِنَانَإلا GUS‏ ذي PES AA Lama 54) Aan benda‏ 2 


3065. Telah bercerita kepadaku 'Amru bin 'Ali telah bercerita kepada kami Ibnu Abi 'Adiy dari 
Abu Yunus Al Ousyairiy dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
pernah membunuh ular kemudian dia melarangnya. Dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah merobohkan sebuah tembok milik Beliau lalu menemukan kulit ular di 
baliknya maka Beliau berkata: "Lihatlah dan cari dimana ular itu". Maka para shahabat 
mencarinya (dan menemukannya) maka Beliau berkata: "Bunuhlah ular itu". Maka aku 
membunuhnya. Kemudian aku bertemu dengan Abu Lubabah lalu dia bercerita kepadaku 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Janganlah kalian membunuh ular 
kecuali ular yang berekor pendek dan ular belang karena ular jenis ini dapat menggugurkan 
kandungan dan merabunkan penglihatan, untuk itu bunuhlah". 


abak -qal PA AA, GA ماه‎ L a2 2 م ودغي ما|.‎ Pe GAP PE AU 52 24752 


- 
ae 


nite Agen JE ALANA 
3066. Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada kami Jarir bin 
Hazim dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia pernah membunuh ular 
kemudian Abu Lubabah bercerita kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang membunuh ular yang tinggal di rumah manusia, maka sejak itu Ibnu 'Umar tidak 
membunuhnya". 


Bab: Lima hewan yang tergolong fasik dan boleh untuk dibunuh di tanah haram 


اا ا RAN D.‏ 
عَنَّ Ga Sand MANA‏ يُقَكَلْنَف الَحَرَم SES‏ او SAE‏ 
وَالڪلب الور 


3067. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' 
telah bercerita kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah Radliallahu 'anha 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) 
yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung 
gagak dan anjing galak". 


KE رضي‎ AE SEE َد ابن ديار‎ ALE HEMAT AN al APA EEE 


sieg GANG pa LA BABA Mera 2 AA, an 


2.2 و م عو 


ANC LAN 33 EN 4 AA‏ ر ONANG‏ و الحدأة 


3068. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "Ada lima jenis hewan melata yang siapa 
membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang ihram, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, 
burung gagak dan burung rajawali". 


كير و ےی ماو اانا و و و و و ا و أبن اور ور 
A BN a‏ 2 رَفعه Bas‏ 
AD ig A - APRE PAN Ki - 56 3‏ ساس 2 
KU‏ 13 كوا دو TT‏ 


2? 247 


kan KI klan‏ ردير 


3069. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Hammad bin Zaid 
dari Katsir dari 'Atha' dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma yang memarfu'kannya, 
(Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) bersabda: "Tutuplah bejana (perabot menyimpan 
makanan), ikatlah tutup kendi (perabot menyimpan minuman), tutup pintu-pintu rumah dan 
jagalah anak-anak kecil kalian pada waktu 'isya' karena saat itu adalah waktu bagi jin untuk 
berkeliaran dan menculik, dan padamkanlah lampu-lampu ketika kalian tidur, karena 
binatang-binatang berbahaya bila datang dapat menarik sumbu lampu sehingga dapat 
berakibat kebakaran yang menyebabkan terbunuhnya para penghuni rumah". Ibnu Juraij 
dan Habib berkata dari 'Atha': "(saat itu adalah waktu) bagi setan-setan". 


,159 ےو و 575 وار ور هو ALTA‏ واه ] a222‏ 7 هاه سو ع ايل h‏ و 
خد تتا عبد ة بن عبد الها خر ASN‏ اهي عَنْعلقمةعن 


Ge r 
0 
WA 


ARA 


2 2 STEP ا‎ A تو جور ن‎ ABG ر‎ g ر‎ 7 
Ber a ia لاله الله‎ ya ALS Jaba 


4 

فيه خر جت حي من FEE SUREN FE‏ ها قال 5 ANG gan‏ صل 
21-34 او pe‏ 2 ہر MANAN‏ | واه ا s2 > ia‏ 

GE ALE E N Jan aE AREE کم‎ Pe la ae 

LA 7 Ge ر‎ 


e 47 sz 57 da 5 É 9 (7 GN sza 
ةو قال حفص و ابو‎ MAA Ma من فيه رَ طبه و‎ MUI PIA AL 


BE AN اهي ڪن‎ AE EN ماو يه وسيم ا نْب قرم‎ 
3070. Telah bercerita kepada kami 'Abdah bin 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami 
Yahya bin Adam dari Isra'il dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah berkata; 
"Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di suatu gua lalu turunlah 
firman Allah Ta'ala *Wal mursalaati 'urfaa, (Demi malaikat-malaikat yang datang membawa 
kebaikan). Ketika kami sedang menyimak apa yang Beliau bacakan melalui mulut Beliau, 
tiba-tiba ada seekor ular yang keluar dari lubangnya. Maka kami segera mengejarnya untuk 
membunuhnya namun ular itu dapat lolos dari kami dan masuk ke dalam lubangnya kembali. 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ular itu telah selamat dari 
keburukan kalian sebagaimana kalian pun telah selamat dari keburukannya". Dan dari Isra'il 
dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Algamah dari "Abdullah seperti matan hadits ini, berkata: 
"Kami mengambil bacaan ayat itu lewat mulut Beliau secara lembut". Dan diikuti pula oleh 
Abu 'Awanah dari Mughirah. Dan Hafsh, Abu Mu'awiyah dan Sulaiman bin Garm berkata dari 
Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Abdullah. 


ع 2 


ad Pa 
? سا‎ LA و2‎ 27478? 7 
Z 


AN عَنْنَافِعَنَابْنِعْمَرَ رضي‎ AE AE Si GEN خم اعد‎ 
ae Na م ور ار ع ا و‎ o ANK اع ر 22 اور‎ se naga Piy fys م‎ | ARI 
WANG kasala ia NG gal LIS SE AL sah AN Je gari AE 


Pa 5 و‎ Ag? 
ABON ' A و‎ Ws س 2 و‎ 321 Agi انام‎ APP, 259 LAS Ñ 8 ta 
عتيدالنه عن سير الععري عا و هر ر عن ای صل الله‎ SS الا رو كال و‎ AA تا من‎ 
6 į i A 
- A 


3071. Telah bercerita kepada kami Nashr bin 'Ali telah mengabarkan kepada kami 'Abdul 
A'laa telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita masuk neraka 
disebabkan mengikat seekor kucing. Dia tidak memberinya makan dan tidak melepaskannya 
agar dapat memakan serangga tanah". Dia berkata, dan telah bercerita kepada kami 
'Ubaidullah dari Sa'id Al Magbariy dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


A 


2 


0 08 (Tp: SEN Ay Zo م وء‎ 1 p رمع‎ A ع‎ 2 24 Pa 
NBA ج َنأ‎ PN SA 


z 


4 


PAS ASEAN ya a SEN ANE a 
SN AAA Br Plan MA inang بجھاز و قار‎ 


3072. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abi Uwais berkata, telah bercerita kepadaku 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang Nabi diantara Nabi-nabi yang singgah di 
bawah pohon kemudian digigit semut. Maka dia memerintahkan agar mengeluarkan semut 
itu dari bawah pohon itu lalu memerintahkan agar membakar rumah semut itu. Kemudian 
Allah mewahyukan kepada Nabi tersebut: "Apakah hanya karena seekor semut (yang 
menggigitmu lalu kamu membakar semua?) ". 


Bab: Jika lalat masuk ke dalam makanan salah seorang dari kalian 


Keane 272 AH pa Ki SENG SABAN a ne و‎ ia d 


= 


ASIAN Ella sa: : LAN Aa EL ge EP AN عت‎ CNG 
Atas ANA Ibas Ks a ay Pan SAN 


3073. Telah bercerita kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal berkata: telah bercerita kepadaku Utbah bin Muslim berkata: telah 
mengabarkan kepadaku Ubaid bin Hunain berkata, saya mendengar Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika ada seekor lalat yang 
terjatuh pada minuman kalian maka tenggelamkan kemudian angkatlah, karena pada satu 
sayapnya penyakit dan sayap lainnya terdapat obatnya." 


ر وہ 23 2007 AAA.‏ توي Da‏ ے ور اه EY‏ 
SS aan Sa ata‏ اب يو ير واي 


LA 
- 


{z a 2ر“ ر ساي م‎ AN عر 2124% سد د اسم‎ ZA2 7 
Jêng Gahtan امو‎ AN E YG aa 54 AN سُو ل اللَوَصَلَ الله‎ 7 KL ee AB 
WAE SK بخمَار‎ ask POLA عت‎ 3 Aka کا5 يفت‎ EN SM 


3074. Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin ash-Shobbah telah bercerita kepada kami 
Ishaq Al Azrag telah bercerita kepada kami 'Auf dari Al Hasan dan Ibnu Sirin dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Ada 
seorang wanita pezina yang diampuni dosanya disebabkan (memberi minum seekor anjing). 
Ketika dia berjalan ada seekor anjing dekat sebuah sumur yang sedang menjulurkan lidahnya 
dalam kondisi hampir mati kehausan. Wanita itu segera melepas sepatunya lalu diikatnya 
dengan kerudungnya kemudian dia mengambil air dari sumur itu. Karena perbuatannya 
itulah maka dia diampuni dosanya". 


SEBAB G3 NG anêkani JENIS AN عبد‎ JAE SAS 
CST SENI pad Je KPA ge Ab عن أي‎ AN 
PAPIGE 


3075. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
berkata aku mengingatnya dari Az Zuhriy sebagaimana sekarang kamu berdada di sini, telah 
mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah dari Ibnu 'Abbas dari Abu Thalhah radliallahu 'anhum 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Malaikat tidak akan memasuki rumah yang 
di dalamnya ada anjing dan tidak juga yang ada gambar". 


و وو U‏ 


814 ر‎ | AP P 
ANG AN EN رضي‎ gae AAA عبد الله لله بن يو سف أخار امالك‎ NGA 
PN Jik eka AE صل‎ 


3076. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh anjing. 


xX KE ge Si aLa PN IE ټی‎ Tae SERUM SAS Jag سی‎ ya SS 


Jasa‏ قال ر ولا aé Par‏ وش من امك Arina PES‏ یوی فاط إلا كلت 
Kau fo‏ 


3077. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Hammam 
dari Yahya berkata telah bercerita kepadaku Abu Salamah bahwa Abu Hurairah radliallahu 
'anhu bercerita kepadanya, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Siapa yang menyentuh anjing berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya 
sebanyak satu girath kecuali menyentuh anjing ladang atau anjing ternak". 


pan 138 Delta reka 9 یا‎ KATA YA 
2 z Lo د‎ Ben رر‎ | 
NG فی‎ EN A SS aga Gama یع رشو ل رصل اله‎ iio ana 
IE Aah ARANG ENENGE Das, کل‎ oa SARA We ع‎ 
SEN 


3078. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah bercerita kepada kami 
Sulaiman berkata telah mengabarkan kepadaku Yazid bin Khushaifah berkata telah 
mengabarkan kepadaku as-Sa'ib bin Yazid dia mendnegar Sufyan bin Abi Zuhair asy-Syana'iy 
bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ""Siapa yang 
memelihara anjing yang bukan digunakan untuk menjaga ladang atau mengembalakan 
ternak berarti sepanjang hari itu dia telah menghapus amalnya sebanyak satu girath". as 


Sa'ib bertanya: "Apakah benar kamu mendengar ini dari Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam?. Dia menjawab: "Benar, demi Rabb Ka'bah ini". 


Kitab: Hadits-hadits yang meriwayatkan tentang para Nabi 
Bab: Penciptaan Adam dan keturunannya 


MAN Ng 


Ále aaa عَنْهَمَامِعَ‎ KARENA BAE حَدَدْنِي‎ 


Aiz Ikr A 


RON أو‎ Eee BL 33 ah آمو طو‎ NG a yuita NARA AN aa) 
ALANEN Wa SAN بتك قال‎ ja ILA PKN 


55 7 2 و مم را مه‎ 5 PMR ر و‎ A 
SN INI 33 yn BEAN EA INA GA 
3079. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
'Abdur Razag dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dahulu Allah mencipta Adam 'alaihissalam yang 
tingginya enam puluh hasta (tangan kalian) kemudian berfirman: "Pergilah kamu dan berilah 
salam kepada mereka para malaikat dan dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam 
penghormatan kepadamu dan juga salam penghormatan dari anak keturunanmu". Maka 
Adam menyampaikan salam: "As-Salaamu 'alaikum" (salam sejahtera untuk kalian). Mereka 
menjawab, "as-salaamu 'alaika wa rahmatullah" (salam sejahtera dan rahmat Allah buat 
kamu) Mereka menambahkan kalimat wa rahmatullah". Nanti setiap orang yang masuk 
surga bentuknya seperti Adam alaihissalam dan manusia terus saja berkurang (tingginya) 
sampai sekarang". 


ا ور ر k, AG 1s < § 255, ZA‏ ژو مم k,‏ 2 کار Ja Ha‏ او WA KAS‏ 
SS‏ قتيّبَه سوير PAS‏ ير عَنَعمَارَةْعَنَ أبي Ni ai‏ ي هر يَرَةَرَضي اللَّهعَنْهقالقال 


LA 
A asa 


zié Pua Pe ع سنو‎ EN HAKI ala GL رَس ول الله صل‎ 


P 


Pan EEN PEN ad Siaa كو كن دري فيالسَمَاءِ‎ AT: ل‎ 
nil AENG Gala i Ni Ni Naas aa SALA SAI 


LENGUIS Ping lis INA JA sal عَلَ‎ 
3080. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Jarir dari 
'Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Rombongan pertama yang masuk surga rupa mereka seperti 
bentuk bulan saat purnama kemudian diikuti oleh rombongan berikutnya yang rupanya 
bagaikan bintang-bintang yang bercahaya di langit, mereka tidak akan pernah membuang air 
besar di dalamnya, tidak kencing, tidak meludah dan tidak pula beringus. Sisir-sisir mereka 
terbuat dari emas, keringat mereka seharum minyak misik dan tempat perapian mereka 
terbuat dari kayu cendana yang sedemikian wangi. Istri-istri mereka adalah bidadari yang 
dicipta secara bersamaan (sekaligus, satu waktu) bentuk seperti nenek moyang mereka, 
Adam 'alaihissalam, yang tingginya enam puluh hasta yang menjulang ke langit". 


N 


Ge 


PA A - 4 4 4 
GIE lus LGA Nee SNN RAL Ur AA to LA 2 aa 22 ےار‎ f 2 
polala م‎ II na 


an ad Ae ASAS ARE 
Pd Ml ر‎ A 
ASAR KAWA; لا‎ MEK PETAN, ESE 


3081. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Hisyam 
bin 'Urwah dari bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah bahwa Ummu 
Sulaim berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak pernah malu (dalam 
menerangkan) kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi bila bermimpi?". Beliau 
menjawab: "Ya, jika dia melihat air". Ummu Salamah tertawa lalu berkata; "Apakah wanita 
bermimpi?". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ya, lantas karena 
alasan apa seorang anak bisa mirip orangtuanya?". 


اه محمد سلام ا 2G PA‏ عن میعن اذ رضي لقال بء AN‏ 


LA 
AEL رم‎ 


JG GN) PARETE I OEN EFES اعدو‎ AR Ja 

Z PA r 
Z uts NA 101 2 Zur ا ر‎ MEWAH Ubi nai 4 254 at 
A3 SATA Ang م يكل أل لدوم‎ FLA sa UN NS 


NGANA JÊNG Jo IN يبن‎ VE PANA AFAA EA PAN Íg j 


PERASAAN KAN JKA AI IBI دمن‎ PI عدو‎ 
pp 1 2ه ر ار‎ 1 2 PA 
JAN ياد ځوتِو‎ KAYU EE SEA A 


4 


A 2274 


KASI SK AN GE SUS AKAN A AN جلاع شى‎ NGA 5 
AKG SRS P ÉA ANTI MENIT 


2 “ IM 


Dpt Pe a E os 


TG Menu sa 0 


A31 48336 ALA ESA JAN SANI 


3082. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami 
Al Fazariy dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata, 'Abdullah bin Salam telah 
mendengar berita kedatangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ke Madinah maka dia 
menemui Beliau dan berkata: "Aku akan bertanya tiga perkata yang tidak akan dapat 
diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Dia bertanya: "Apakah tanda-tanda pertama hari 
giyamat?, dan apakah makanan pertama penghuni surga dan bagaimana seorang anak bisa 
mirip dengan ayahnya dan bagaimana bisa mirip dengan ibunya?. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Baru saja Jibril 'alaihissalam memberitahu aku". Dia 


berkata: Maka 'Abdullah bin Salam berkata: "Dia (Jibnril) adalah malaikat yang sangat 
dimusuhi orang Yahudi". Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adapun tanda 
pertama hari giyamat adalah api yang muncul dan akan menggiring manusia dari timur 
menuju barat. Dan adapun makanan pertama penduduk surga adalah hati ikan hiu 
sedangkan kemiripan seorang anak dengan bapaknya adalah apabila sang suami mendatangi 
istrinya, apabila air mani suami mendahului air mani istrinya berarti akan lahir anak yang 
mirip dengan bapaknya, sebaliknya apabila air mani istrinya mendahului air mani suaminya 
maka akan lahir anak yang mirip dengan ibunya". Maka 'Abdullah bin Salam berkata, "Aku 
bersaksi bahwa baginda adalah Rasulullah". Kemudian dia berkata lagi: "Wahai Rasulullah, 
orang-orang Yahudi adalah kaum yang sedemikian pembohong (menuduh) jika mereka 
mengetahui kelslamanku ini. Sebelum baginda bertanya mereka, mereka juga telah 
mendustaiku disisimu". Lalu datanglah orang-orang Yahudi sedang 'Abdullah masuk ke 
dalam rumah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bagaimana tanggapan kalian 
mengenai laki-laki yang bernama 'Abdullah bin Salam di kalangan kalian?". Mereka 
menjawab, "Dia adalah orang 'alim kami dan putra dari 'alim kami dan orang kepercayaan 
kami putra dari orang kepercayaan kami". Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
berkata lagi: "Bagaimana pendapat kalian jika 'Abdullah bin Salam memeluk Islam?". Mereka 
menjawab, "Semoga dia dilindungi Allah dari perbuatan itu". Lalu 'Abdullah bin Salam keluar 
seraya berkata, "Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhag disembah selain Allah dan aku 
bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah". Maka mereka berkata, "Dia ini orang yang 
paling buruk diantara kami dan putra dari orang yang buruk". Lalu mereka pegi. 


= 


DINAS HN حَدَكْتَاسَدْبَيْمْحَمَّدِأ‎ 


ور ودر و 


ENENG sig عاي هر‎ An Ikan SA T 


A 8 5 نر‎ Pd 5 7 
SAE Gi VPS 235 Sal al PIN gagh BEA sat ARA A 
35 


3083. Telah bercerita kepada kami Busyr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah 
radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu “alaihi wasallam seperti hadit di atas, yakni; 
"Seandainya bukan karena perbuatan Bani Isra'il maka daging tidak akan membusuk dan 
seandainya bukan karena Hawa' (istri Nabi Adam alaihissalam) tentu wanita tidak akan 
mengkhiyanati suaminya". 


رت 


PEG AE GL Years BAE H3 بو کر یپ و مو سی‎ ANU 


SNI 2 35 parah MEN شو لال صل‎ SIEGEN يَرَهَرَضِيَ‎ PARA 


“ p3 2 


امسا 


r 


ERES DEL ah aa AA BARA KA AN Sea A 
MEN gen an 5 


3084. Telah bercerita kepada kami Abu Kuraib dan Musa bin Hizam keduanya berkata, telah 
bercerita kepada kami Husain bin "Ali dari Za'idah dari Maisarah Al Asyka'iy dari Abu Hazim 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Nasehatilah para wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang 


paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya, jika kamu mencoba untuk 
meluruskannya maka dia akan patah namun bila kamu biarkan maka dia akan tetap bengkok. 
Untuk itu nasehatilah para wanita". 


A NAGA HE banah Ke PRA TK, CSS PAN EN 
عمش حد رودن و هت د عبدالله حدتنار سول‎ Jl nk حد‎ 


b KEU sen anla apa SAI SA الصَادِقَ‎ aa KA Tes 
AN AE KIS gb Haa nga SENI Jinak شم‎ Ss AON fisi 
Ke aa ذل لتر‎ yana EN NM, 
JAN DU ENTER ya عي لكاب كيف‎ Si GAN 
ُححكَابْفِيَعْمَلْيعَمَلِ أَهْلٍ‎ aan مكب‎ AN ماك بيو‎ LES Jan 
GANGGA ÚN 


3085. Telah bercerita kepada kami 'Umar bin Hafsh telah bercerita kepada kami bapakku 
telah bercerita kepada kami Al A'masy telah bercerita kepada kami Zaid bin Wahb telah 
bercerita kepada kami 'Abdullah telah bercerita kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dab dialah orang yang jujur dan berita yang dibawanya adalah benar: ""Setiap 
orang dari kalian telah dikumpulkan dalam penciptaannya ketika berada di dalam perut 
ibunya selama empat puluh hari kemudian menjadi 'alaqah (zigot) selama itu pula kemudian 
menjadi mudlghah (segumpal daging) selama itu pula kemudian Allah mengirim malaikat 
yang diperintahkan dengan empat ketetapan (dan dikatakan kepadanya), tulislah amalnya, 
rezekinya, ajalnya dan sengsara dan bahagianya lalu ditiupkan ruh kepadanya. Dan sungguh 
seseorang akan ada yang beramal dengan amal-amal penghuni neraka hingga tak ada jarak 
antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal saja lalu dia didahului oleh catatan 
(ketetapan taqdirnya) hingga dia beramal dengan amalan penghuni surga kemudian masuk 
surga, dan ada juga seseorang yang beramal dengan amal-amal penghuni surga hingga tak 
ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sejengkal saja, lalu dia didahului oleh catatan 
(ketetapan taqdirnya) hingga dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu dia masuk 
neraka". 


rG 


Bn KAA 3 USU AS 
AG ASI A la ANG IÍ alas 2 PA aa ا‎ 


K5 JK ang LS EA ka 556 
A 24 j £? 
KANEA AB 


3086. Telah bercerita kepada kami Abu an-Nu'man telah bercerita kepada kami Hammad bin 
Zaid dari 'Ubaidullah bin Abu Bakr bin Anas dari Anas bin Malik radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat 
dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata: "Wahai Rabb, sekarang baru sperma, wahai 


Rabb, segumpal darah, wahai Rabb (sekarang jadi) segumpal daging". Maka bila Allah 
menghendaki menciptakan janin itu, malaikat itu berkata: "Wahai Rabb, laki-laki, wahai Rabb 
(atau) perempuan, Wahai Rabb sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, kapan ajalnya. 
Demikianlah ditulis ketetapannya selagi berada di dalam perut ibunya". 


204 2 ر 4 2 2 2 4 22 e 2 2 2 Z, A‏ وو 
AGNYA‏ قيش بن حف jan AE AN as ES EN AS‏ 
£ 


BA s46 و ب ور‎ ERE LA SUA A و‎ ki AN 
EEE كُنْتْتَفْكَدِي به بەقال تع‎ segala PIN ماف‎ NG PAS JSI: HPN 
í PANE 3 LI SNN AGS PANA JAHE di 


3087. Telah bercerita kepada kami Oais bin Hafsh telah bercerita kepada kami Khalid bin Al 
Harits telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Abu 'Imran Al Jawniy dari Anas, dia 
memarfu'kannya, (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda): "Sesungguhnya Allah 
berfirman kepada seorang penduduk neraka yang paling ringan siksaannya,: "Seandainya 
kamu memiliki sesuatu dari kekayaan bumi apakah kamu akan menggunakannya untuk 
menebus dirimu?". Orang itu menjawab, "Ya". Maka Allah berfirman: "Sungguh aku dahulu 
meminta darimu sesuatu yang lebih ringan dari itu, tepatnya saat kamu berada di dalam 
perut ibumu, yaitu agar kamu tidak menyekutukan aku namun kamu enggan dan tetap 
berbuat syirik". 


GIA AAA SE e Ag ا بَنِغِيَاثِ حَدَْنَ‎ ANN Aa 
كَانَعَلَ ابن‎ yu 3x فكل َه‎ asasi EA JEN A Ae MSi 


LA 26 


KE patya A E 


3088. Telah bercerita kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah bercerita kepada kami 
bapakku telah bercerita kepada kami Al A'masy berkata telah bercerita kepadaku 'Abdullah 
bin Murrah dari Masruq dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak satupun jiwa yang terbunuh secara zhalim melainkan anak Adam 
yang pertama ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu karena dialah orang pertama 
yang mencontahkan pembunuhan". 


Bab: Firman Allah "Sesungguhnya Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya 
(dengan memerintahkan) 'Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya 
siksa yang pedih" 


BE رضي‎ AHA NE عن يو‎ NENGENA NE 
SISIK SP AAN لاله بماهو‎ Sg aiet ولا‎ 

0 1 lg 1o ea 2a Zak 0 2. E 

IN IA ئي‎ Sa JAE نو‎ SARANA SIN egak nba 


SEL SUN 93 58616 Alasan A 


3089. Telah bercerita kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah dari 
Yunus dari Az Zuhriy berkata Salim dan berkata Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah karena memang 
Dialah satu-satunya yang berhak atas pujian kemudian Beliau menceritakan Dajjal, sabda 
Beliau: "Aku akan menceritakannya kepada kalain dan tidak ada seorang Nabipun melainkan 
telah menceritakan tentang ad-Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh Alaihissalam telah 
mengingatkan kaumnya akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak 
pernah dikatakan oleh seorang Nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah 
matanya sedang bahwa Allah tidaklah buta". 


SASAR يَرَهَرَضِيَ‎ Da NG 
PAN A in asa Widia MAAN 


DL 


APP بهنو‎ SA لار ولي اذز گم‎ ENI BEE AN Jasa 


3090. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Syaiban dari 
Yahya dari Abu Salamah aku mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Maukah kalian aku ceritakan tentang ad-Dajjal yang 
belum pernah diceritakan oleh seorang Nabipun kepada kaumnya, yaitu bahwa dia itu buta 
sebelah matanya dan dia datang dengan perumpamaan surga dan neraka. Maka yang 
dikatakanya sebagai surga sesungguhnya adalah nereka dan aku ceritakan kepada kalian 
sebagaimna Nabi Nuh Alaihissalam menceritakanya kepada kaumnya". 


0 - > ر ار اک و ر‎ P A Ao و ر‎ PR ر يم‎ 
ha WE ار عمد‎ na Ja حَدَتْنَا‎ Jne lt ga ga SS 


A A Z 


REAR A IAAL ASK sê San “لدو‎ EA ولا‎ <66 
A ag A Ba 7> lA r NANG Ga. AL IT A A 2x م اس‎ 
Is Mangsa AA tia بمو سطع ف‎ 


A 


A SLS JA gan an و‎ kaa اليه و‎ A 
ba TT KAK Ke 


3091. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Wahid bin Ziyad telah bercerita kepada kami Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Sa'id 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Pada hari qiyanat) Nabi Nuh 
'alaihissalam dan ummatnya datang lalu Allah Ta'ala berfirman: "Apakah kamu telah 
menyampaikan (ajaran)?. Nuh 'Alaihissalam menjawab: "Sudah, wahai Rabbku". Kemudian 
Allah bertanya kepada ummatnya: "Apakah benar dia telah menyampaikan kepada kalian?". 
Mereka menjawab; "Tidak. Tidak ada seorang Nabi pun yang datang kepada kami". Lalu 
Allah berfirman kepada Nuh 'alaihissalam: "Siapa yang menjadi saksi atasmu?". Nabi Nuh 
Alaihissalam berkata; "Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan ummatnya". Maka kami 
pun bersaksi bahwa Nabi Nuh 'alaihissalam telah menyampaikan risalah yang diembannya 
kepada ummatnya. Begitulah seperti yang difirmankan Allah Yang Maha Tinggi (QS al- 
Baqarah ayat 143 yang artinya), ("Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai 
ummat pertengahan untuk menjadi saksi atas manusia.."). al-washathu artinya al-'adl (adil). 


ESA حَانَعَنْ أي زْرْعَدَعَنْ أي هر‎ PA SA Sia o Paa 
PSA ea aa Bea Mak JL 


A 


Sg esa ANA REIT E PE ME دو‎ 


7 32. 


SUNAN قول بعس‎ GS AIA a 


Su TS AN a يو لب‎ ni Ís : نَإِلَ مَنْ‎ EN ud) 


LA Cd 


Ngan b NG A go AS کاله بيده و‎ NE حَلَقَكَ‎ AN MET d A 
عَضِبعَصَبَالمْ‎ IA pas Pa aia ملعا‎ 4 


2 


SAÈ JJ NGA ER ad EU EA RN A TANANAN 


WEI AKI Bag ia Diri AS 
ea SISA sais = 0 


kasak EN صل‎ AN انو‎ adi كفي‎ ANA Ca PMA Sah NG 
Resa HSNI Sana Ei adei i 


3092. Telah bercerita kepadaku Ishag bin Nashr telah bercerita kepada kami Muhammad bin 
'Ubaid telah bercerita kepada kami Abu Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata: Kami bersama Nabi Shallallah u 'alaihi wa salam dalam jamuan makan 
walimah (resepsi permikahan) kemudian disodorkan kepada Beliau sepotong paha kambing 
yang mengundang selera Beliau maka Beliau memakannya dengan cara menggigitnya lalu 
bersabda: "Aku adalah penghulu kaum (manusia) pada hari giyamat. Mengertikah kalian 
tatkala Allah mengumpulkan manusia dari yang pertama (diciptakan) hingga yang terakhir 
pada satu bukit. Kemudian mereka dijadikan menatap oleh seorang juru pandang dan 
dijadikan mendengar oleh seorang juru seru dan matahari didekatkan. Kemudian sebagian 
orang berkata: "Mungkin kalian punya saran karena nasib kalian sekarang?". Tidakkah kalian 
punya pandangan siapa yang dapat memintakan syafa'at kepada Rabb kalian?" Maka 
sebagian orang ada yang berkata: "Bapak kalian, Adam 'alaihissalam". Maka mereka 
menemui Adam Alaihissalam dan berkata: "Wahai Adam, kamu adalah bapak seluruh 
manusia. Allah menciptakan kamu langsung dengan tangan-Nya dan meniupkan langsung 
ruh-Nya kepadamu dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu dan 
menempatkan kamu tinggal di surga, tidakkah sebaiknya kamu memohon syafa'at kepada 
Rabbmu untuk kami?. Tidakkah kamu melihat apa yang sedang kami hadapi?". Adam 
Alaihissalam menjawab: "Rabbku pernah marah kepadaku dengan suatu kemarahan yang 
belum pernah Dia marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pula marah seperti itu 
sesudahnya. Dia melarang aku mendekati pohon namun aku mendurhakai-Nya. Oh diriku, oh 
diriku. Pergilah kalian kepada orang selain aku. Pergilah kepada Nuh". Maka mereka 


menemui Nuh Alaihissalam dan berkata: "Wahai Nuh, kamulah Rasul pertama kepada 
penduduk bumi ini dan Allah menamakan dirimu sebagai 'Abdan syakuura (hamba yang 
bersyukur). Tidakkah kamu melihat apa yang sedang kami hadapi?, Tidakkah sebaiknya kamu 
memohon syafa'at kepada Rabbmu untuk kami?. Maka Nuh Alaihissalam berkata, "Pada 
suatu hari Rabbku pernah marah kepadaku dengan suatu kemarahan yang belum pernah Dia 
marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pula marah seperti itu sesudahnya. Oh diriku, 
oh diriku. Pergilah kalian kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". Maka mereka menemui 
aku. Kemudian aku sujud di bawah al-'Arsy lalu dikatakan: "Wahai Muhammad, angkatlah 
kepalamu dan mohonkanlah syafa'at serta mintalah karena permintaan kamu akan 
dikabulkan". Muhammad bin 'Ubaid berkata: "Aku tidak hafal seluruh isi hadits ini". 


LA 


EA Son i óboe SARANA res LAS rab PE Sa 


AN 5 Ja S2 : Sad عَلَيَهوَسَلَّمَكَرَاً‎ aiet BIS ALA sa 


3093. Telah bercerita kepada kami Nashr bin 'Ali telah mengabarkan kepada kami Abu 
Ahmad dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Al Aswad bin Yazid dari 'Abdullah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membaca "Fahal min muddakir", seperti 
bacaan bahasa orang umum". 


Bab: Penjelasan bahwa Idris adalah kakek dari ayah Nabi Nuh, 


A - 


يي ع و 8 ri A‏ و A‏ 2 و 
REW A BATA‏ من E KENA‏ د a A‏ 


4 


EA AA‏ اعد 
A P KAN LAZ WA 2 A 18,‏ 7 

Ja sa GAK ل : ل $ کک‎ laa ia 
12 = Jika 7 (< - A, A - 5 212A 


Papa PA 


DAN sn 46 o 


SAS A AA JS Ja Ae NANA EN JJ AK KE, 


Da جلع‎ AE قَافْتَحَ فَلَمَاعَلَوَ‎ SIB) Jai JASA a; KAS SAJA مَعَكَ‎ 
AN Last ASI قبل يَمينەصَحكو‎ Gi ea 253 F 


- 


HAEE Sa SA GS NA ALA SELASA 
يَمِينِهصَجِكَوَإَا‎ IS EN JASA AE AN LAN JAN Hao Jaa 


Z سس‎ 


Pn KE SE > Jas A5‏ یل حى ANGGÉ NG JG NA ANG‏ امل 


a E?‏ و ريو م 


: san Daane da PANAI AN JAN GAS Ja گرا‎ SNI مَاقال الاو‎ 


ak‏ ا 


82 9 لہ ah SU‏ رر Lk 2... A13 Pa‏ 
5 ينبتل HER AAS‏ نه نە قد ذ كر a‏ آدَمَفي CNN LAN‏ ِبر اهيف السَادسَةوقال اش 


se 


3 


MAT قا هدا‎ Mana SAN لأ‎ SA ada ska e PESAN: 

Dat مَريهَذَاقَالَهَذَامُو‎ sêling Nagan A A ANG مَرَرَتبِمُومى‎ 

JS pal ت بابر‎ SA Lae SAE BAN SI SENENGA AI بيس ى‎ 
CAS AI DE fIal Aa SA 

Sea A كَانا يفولا نِكَالَ التي صل اله‎ GAS NE AE 

PA LANA‏ يف الفلا م قال ابحرم و اذش بن NYA Dea‏ لعي 

E NAN PE AI YEN p AA 


PENA و م‎ TA 


EN BE SETIA Sa Maa Jen bekasi 
هافر جعت إل موس‎ SI MEERN مث إل شوم‎ Ani 

£ TAS 4 2r 2 EZ 

E AR AEG AA 


21) 
Las KENI AAS 


A 3727453 52 d7 NGA 0‏ وس س PN‏ > راس عم 
PAI gaya |‏ فَقَلْتٌقَذَ اسَتَحَيَيَتٌ ata‏ برد ESA‏ 
ب AH a ASUS IIS LAMA‏ 


Bal 
3094. Telah bercerita kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah 
mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita 
kepada kami Ahmad bin Shalih telah bercerita kepada kami 'Anbasah telah bercerita kepada 
kami Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata bahwa Abu 
Dzar bercerita bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Pada saat aku di 
Makkah) atap rumahku terbuka, tiba-tiba datang Malaikat Jibril 'alaihissalam. Lalu dia 
membelah dadaku kemudian mencucinya dengan menggunakan air zamzam. Dibawanya 
pula bejana terbuat dari emas berisi hikmah dan iman lalu dituangnya di dadaku kemudian 
ditutupnya kembali. Lalu dia memegang tanganku dan membawaku menuju langit dunia. 
Tatkala sampai di langit dunia, berkata Jibril "Alaihissalam kepada Malaikat Penjaga langit: 
"Bukalah". Berkata Malaikat Penjaga langit: "Siapa Ini?" Jibril Alaihissalam menjawab: "Ini 
Jibril". Malaikat penjaga langit bertanya lagi: "Apakah kamu bersama orang lain?" Jibril 
menjawab: "Ya, bersamaku Muhammad". Penjaga itu bertanya lagi: "Apakah dia diutus 
sebagai Rasul?". Jibril menjawab: "Ya, benar, untuk itu bukalah pintu". Ketika dibuka dan 
kami sampai di langit dunia, ada seorang yang sedang duduk, di sebelah kanannya ada 
sekelompok manusia begitu juga di sebelah kirinya. Apabila dia melihat kepada sekelompok 
orang yang disebelah kanannya, dia tertawa dan bila melihat ke kirinya, dia menangis. Lalu 
dia berkata: "Selamat datang Nabi yang shalih dan anak yang shalih". Aku bertanya: 
"Siapakah dia, wahai Jibril?" Jibril menjawab: "Dialah Adam Alaihissalam dan orang-orang 
yang ada di sebelah kanan dan kirinya adalah ruh-ruh anak keturunannya. Mereka yang ada 
di sebelah kanannya adalah para ahlu surga sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahlu 


neraka. Jika dia memandang ke sebelah kanannya dia tertawa dan bila memandang ke 
sebelah kirinya dia menangais. Kemudian aku dibawa menuju ke langit kedua lalu Jibril 
'Alaihissalam berkata kepada penjaganya; "bukalah". Penjaganya bertanya seperti pada 
langit pertama tadi. Maka langit pun dibuka". Berkata Anas radliallahu 'anhu: "Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan bahwa pada tingkatan langit-langit itu Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam bertemu dengan Adam, Idris, Musa, 'Isa dan Ibrahim 
Alaihimussalam. Dan Beliau shallallahu 'alaihi wasallam tidak menceritakan kepadaku 
keberadaan mereka di langit tersebut kecuali bahwa Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
bertemu Adam 'Alaihissalam pada langit dunia dan Ibrahim 'Alaihissalam pada langit 
keenam. Anas melanjutkan: "Ketika Jibril 'Alaihissalam berjalan bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu berjumpa dengan Idris. Dia berkata: "Selamat datang Nabi yang shalih 
dan saudara yang shalih". Aku bertanya: "Siapakah dia?" Jibril menjawab: "Dialah Idris. Lalu 
aku berjalan melewati Musa, seraya dia berkata: "Selamat datang Nabi yang shalih dan 
saudara yang shalih". Aku bertanya: "Siapakah dia?" Jibril menjawab: "Dialah Musa. 
Kemudian aku berjalan melewati 'Isa 'Alaihissalam, dia berkata: "Selamat datang saudara 
yang shalih dan Nabi yang shalih ". Aku bertanya:: "Siapakah dia?" Jibril menjawab: "Dialah 
"Isa. Kemudian aku melewati Ibrahim 'Alaihissalam lalu dia berkata: "Selamat datang Nabi 
yang shalih dan anak yang shalih". Aku bertanya: "Siapakah dia?" Jibril menjawab: "Dialah 
Ibrahim". Ibnu Syihab berkata: Ibnu Hazm mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu 'Abbas dan 
Abu Habbah Al Anshariy keduanya berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Kemudian aku dimi'rajkan hingga sampai ke suatu tempat yang disitu aku dapat mendengar 
suara pena yang menulis". Berkata Ibnu Hazm dan Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kemudian Allah 'azza wajalla menfardlukan 
kepadaku lima puluh kali shalat. Maka aku pergi membawa perintah itu, hingga aku 
berjumpa dengan Musa Alaihissalam, lalu dia bertanya: "Apa yang Allah perintahkan buat 
ummatmu? Aku jawab: "Allah memfardlukan kepada mereka shalat lima puluh kali". Lalu dia 
berkata: "Kembalilah kepada Rabbmu, karena ummatmu tidak akan sanggup". Maka aku 
kembali lalu Allah mengurangi setengahnya. Lalu aku kembali bertemu Musa dan aku 
katakan Allah mengurangi setengahnya. Tapi dia berkata: "Kembalilah kepada Rabbmu 
karena ummatmu tidak akan sanggup". Lalu aku kembali menemui Allah dan Allah kemudian 
menguranginya lagi setengahnya. Kembali aku menemui Musa dan dia berkata lagi: 
"Kembalilah kepada Rabbmu, karena ummatmu tetap tidak akan sanggup". Maka aku 
kembali menemui Allah Ta'ala, lalu Dia berfirman: "Ini lima sebagai pengganti lima puluh. 
Tidak ada lagi perubahan keputusan di sisiku". Maka aku kembali menemui Musa dan dia 
kembali berkata: Kembailah kepada RabbMu". Aku katakan: "Aku malu kepada Rabbku. Lalu 
Jibril membawaku hingga sampai di Sidratil Muntaha yang diselimuti dengan warna-warni 
yang aku tidak tahu benda apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, terlihat 
kubahnya terbuat dari mutiara dan tanahnya dari misik". 


Bab: Firman Allah "Adapun kaum 'Aad maka mereka telah dibinasakan dengan 
angin yang sangat dingin lagi amat kencang" 


GEA لكر عَنّمُجَاهِدٍعَنَ ابن عَبَّاسِرَضيَ‎ Gn EEA محمد‎ pii 
EE 13659 BPA ui PAR AH 7 EA Jaga 


A 


Je ga NGE Pp Mn 7 “d, RU ANA kw 


sa a DAT او کا انتم‎ Pe Tenan, mgka pak KN 


1 SA AEK A áls said 1 س سم م و‎ Pat Tg 


IM 


Ime > RA ILA 35 53250 صتاوية أل كي‎ Ja MR T 
BI a Nb TA, قال اَن اله محمد‎ JALAN ES a 36 KEL Fit ATEA) 


A 
LANA 2 4 


NGA جل تاا سبد الدب الو ليد‎ Kiranya AENG JR JE PAN at عَم‎ 


A 


2 4 


hake Aa EN AMAN 1s 


pai 


3095. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin 'Ar'arah telah bercerita kepada kami 
Syu'bah dari Al Hakam dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ""Aku ditolong dengan perantaraan angin yang 
berhembus dari timur (belakang pintu Ka'bah) sedangkan kaum 'Aad dibinasakan dengan 
angin yang berhembus dari barat". Perawi berkata: Dan Ibnu Katsir berkata dari Sufyan dari 
bapaknya dari Ibnu Abi Nu'im dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata, 'Ali mengirim 
perhiasan emas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membagikannya kepada 
empat orang, yaitu kepada Al Agra' bin Habis Al Hanzhaliy, yang kemudian sebutannya 
menjadi Al Mujasyi'iy, 'Uyaynah bin Badr Al Fazariy, Zaid ath-Tha'iy kemudian dia menjadi 
salah seorang suku Bani Nabhan dan 'Algamah bin 'Ulatsah yang kemudian menjadi salah 
seorang suku Bani Kilab. Orang-orang Ourais dan Kaum Anshar menjadi marah. Mereka 
berkata: "Beliau telah memberi para pahlawan penduduk Nejed dan malah mengabaikan 
kita". Beliau berkata: "Aku memberi mereka dengan tujuan agar menjinakkan hati mereka" 
(ke dalam Islam). Lalu datanglah seseorang yang kedua matanya menjorok ke dalam, 
wajahnya kusut dengan jenggotnya dicukur seraya berkata: "Bertagwalah kamu kepada 
Allah, wahai Muhammad". Maka Beliau berkata: "Siapakah yang dapat bertagwa kepada 
Allah seandainya aku saja mendurhakai-Nya. Apakah patut Allah memberi kepercayaan 
kepadaku untuk penduduk bumi sementara kalian tidak mempercayai aku?". Kemudian ada 
seseorang, aku kira dia adalah Khalid bin Al Walid, yang meminta izin untuk membunuh 
orang itu namun Beliau melarangnya. Setelah orang itu pergi, Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya dari asal orang ini atau di belakang orang ini (keturunan) akan ada satu kaum 
yang mereka membaca al-Our'an namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka 
keluar dari agama bagaikan keluarnya anak panah dari busurnya dan mereka membunuh 
pemeluk Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Seandainya aku bertemu dengan 
mereka pasti aku akan bunuh mereka sebagaimana kaum "Ad dibantai". 


< Pa 
KA 


KN كف لأ‎ 36 i Bea 


GENEA iÁ ماق عن لأسو ديعت‎ aA SA 


Sera dB aa NGA 


3096. Telah bercerita kepada kami Khalid bin Yazid telah bercerita kepada kami Isra'il dari 
Abu Ishag dari Al Aswad berkata aku mendengar 'Abdullah berkata aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam membaca "Fahal mim muddakir". (QS. Alyamar 15). 


Bab: Kisah Ya'juj dan Ma'juj 


NN EN ANE AG SU AN Sia 
NGANGGE يمنت أو شيا نر تبنت خضل ري ا‎ deasah 
SAS LI Ana AN ENYA NI عا يو‎ ji sala aé 


2 


AL D م‎ E 
SEN SESI PAN سول اله اچ لك و‎ 


3097. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair bahwa Zainab binti Abu Salamah bercerita 
kepadanya dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan dari Zainab binti Jahsy radliallahu 'anhuma 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang kepadanya dengan gemetar sambil berkata: 
"Laa ilaaha illallah, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah dekat, hari ini telah 
dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini". Beliau memberi isyarat dengan mendekatkan 
telunjuknya dengan jari sebelahnya. Zainab binti Jahsy berkata, Aku bertanya: "Wahai 
Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang-orang 
yang shalih?". Beliau menjawab: "Ya, benar jika keburukan telah merajalela". 


BELLA AN Eta E MEA AS RS AA مسيم‎ AKAN 
NE a SINGG sa gale 1 AN aa) 


3098. Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Wuhaib 
telah bercerita kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah membuka benteng Ya'juj dan Ma'juj 
seperti ini". Beliau mengilustrasikannya dengan tangan Beliau yang maksudnya sembilan 
puluh. 


Gd kate E PES ضر‎ BB NS 


A H Pa Z 


EN B1 BII JG اعا‎ gas Nek AE Jêng SA رضي‎ 


2 IM 


baba Sa GE Lag SN JS PIANO ÉNE MIA 
م ه‎ 1 z 2 ار‎ LA ا‎ 7 Kd 
ME, saa A GRK IS شيب الصَّغير [وَتَضَهُ‎ 


A 


2 A 5 - ADI < ر عورا سس م‎ 4 4 - 
ج‎ Aa aa Hn IN EN TEA ايتا َلك اوا‎ AIA وا يار‎ IE Asah 


A 


NISSAN JANG 23 NP SE Alila BAJA As‏ جوأ 
SS Si g RER ich &‏ 


A # -E 


3099. Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Nashr telah bercerita kepada kami Abu Usamah 
dari Al A'masy telah bercerita kepada kami Abu Shalih dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: "Wahai Adam, 
". Nabi Adam 'Alaihissalam menjawab: "Labbaika, kemuliaan milik-Mu dan segala kebaikan 
berada di tangan-Mu". Kemudian Allah berfirman: "Keluarkanlah utusan neraka". Adam 
bertanya, "Apa yang dimaksud dengan utusan neraka? (berapa jumlahnya?) ". Allah 
berfirman: "Dari setiap seribu, sembilan ratus sembilan puluh Sembilan dijebloskan neraka!, 
Ketika perintah ini diputuskan, maka anak-anak belia menjadi beruban, dan setiap wanita 
hamil kandungannya berguguran dan kamu lihat manusia mabuk padahal mereka tidaklah 
mabuk akan tetapi (mereka melihat) siksa Allah yang sangat keras". (OS. Alhajj 2), Para 
shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, adakah diantara kami seseorang yang selamat?". 
Beliau bersabda: "Bergembiralah, karena setiap seribu yang dimasukkan neraka, dari kalian 
cuma satu, sedang Sembilan ratus sembilan puluh sembilannya dari Ya'juj dan ma'juj". 
Kemudian Beliau bersabda: "Dan demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku berharap 
kalian menjadi di antara seperempat ahlu surga". Maka kami bertakbir. Kemudian Beliau 
bersabda lagi: "Aku berharap kalian menjadi di antara sepertiga ahlu surga". Maka kami 
bertakbir lagi. Kemudian Beliau bersabda lagi: "Aku berharap kalian menjadi di antara 
setengah ahlu surga". Maka kami bertakbir sekali lagi. Lalu Beliau bersabda: "Tidaklah 
keberadan kalian di hadapan manusia melainkan bagaikan bulu hitam pada kulit sapi jantan 
putih atau bagaikan bulu putih yang ada pada kulit sapi jantan hitam". 


Bab: Firman Allah "Dan Allah telah mengangkat nabi Ibrahim sebagai kekasih-Nya" 


Mn Pa سويد بن‎ an SAN AS La Sa PS 


Z3 ر‎ PI 4 + اور ووم كوم‎ 92 “2 
PN ANA مشو رون‎ NI Bala jaran NGANG WANI. 


UI KE 5 EHH TES M3‏ كُنَاقَاعِلِينَ) GA) kaag AAN‏ اهيز 


y 


EAE papa z AI قيفو‎ aee aee JAJAN دات‎ ga يۇ‎ aCi 


2 


Ub e KUE ANN SUS S KA ae KAN عَلَ‎ 
SA BII sd D 


3100. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan telah bercerita kepada kami Al Mughirah bin an-Nu'man berkata telah bercerita 
kepadaku Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan (pada hari qiyamat) dalam 
keadaan telanjang dan tidak dikhitan". Lalu Beliau membaca firman Allah QS al-Anbiya' ayat 
104 yang artinya ("Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitulah 


Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti dari Kami. Sesungguhnya Kamilah 
yang akan melaksanakannya"). Dan orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari 
giyamat adalah Nabi Ibrahim 'Alaihissalam dan ada segolongan orang dari sahabatku yang 
akan diculik dari arah kiri lalu aku katakan: "Itu Sahabatku, Itu sahabatku". Maka Allah Ta'ala 
berfirman: "Sesungguhnya mereka menjadi murtad sepeninggal kamu". Aku katakan 
sebagaimana ucapan hamba yang shalih (firman Allah dalam OS al-Maidah ayat 117 - 118 
yang artinya ("Dan aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun 
setelah Engkau mewafatkan aku...) hingga firman-Nya (....Engkau Maha Perkasa lagi Maha 
bijaksana"). 


15 


SEGARA عَنْسَعِبِدٍ‎ SIN AE ANE AGAN َد اله قال‎ AE AH 


Tr AN aa ELSA ee 553‏ عَلَيَهوَسَلَّمَكَالَيَلَقَى إِبْرَ skianl g‏ 0ه 
ر دلق برع وكام 146 21 1 z%‏ ر AAL PEN pita IA‏ 

00 BNN ANEH اهيراكم أ لك‎ SINI ARE 387 53 AS 
ANG ga aoisi Sen کي يو‎ PI SAN ِبر اهيار‎ 


A 


pada SN ka کر جيك‎ > SES JA ag MAN ESA Pas Sang 
الا‎ Aan ii Bia, 


3101. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata telah mengabarkan 
kepadaku saudaraku, 'Abdul Hamid dari Ibnu Abi Dza'bi dari Sa'id Al Magburiy dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nabi Ibrahim 
Aalaihissalam bertemu dengan ayahnya, Azar, pada hari giyamat. Ketika itu wajah Azar ada 
debu hitam lalu Ibrahim berkata kepada bapaknya: "Bukankah aku sudah katakan kepada 
ayah agar ayah tidak menentang aku?". Bapaknya berkata, "Hari ini aku tidak akan 
menentangmu?" Kemudian Ibrahim berkata: "Wahai Rabb, Engkau sudah berjanji kepadaku 
untuk tidak menghinakan aku pada hari berbangkit. Lalu kehinaan apalagi yang lebih hina 
dari pada keberadaan bapakku yang jauh (dariku)?". Allah Ta'ala berfirman: "Sesungguhnya 
Aku mengharamkan surga bagi orang-orang kafir". Lalu dikatakan kepada Ibrahim: "Wahai 
Ibrahim, apa yang ada di kedua telapak kakimu?". Maka Ibrahim melihatnya yang ternyata 
ada seekor anjing hutan yang kotor. Maka anjing itu diambil kakinya lalu dibuang ke neraka". 


done KE : 225 Ye AA, SAE PE RES MESIA ابن‎ SA a yaa NATA NA 


a e aiet NI LANSIA 3 AE AN 


1.89 


AN Žas KA SAI AN مم داو در ع‎ PA AS 
SANA a ge AJE TN ga a فقد‎ AAN Jang 785 اهو صو‎ 53185 op 
s AE ور‎ 
3102. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata telah bercerita kepadaku 
Ibnu Wahb berkata telah bercerita kepadaku 'Amru bahwa Bukair bercerita kepadanya dari 


Kuraib, maula Ibnu 'Abbas dari Ibnu 'Abbas radliallahu "anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk kedalam al-Bait (Ka'bah) dan Beliau dapatkan patung Nabi Ibrahim dan 


patung Maryam, maka Beliau bersabda: "Tidakkah mereka mendengar bahwa malaikat tidak 
akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar (patung)?. Ini patung Ibrahim 
(yang diperlambangkan seseorang yang hobi mengundi nasib) padahal dia tidak pernah 
(mengajarkan) mengundi nasib (dengan melempar anak panah) ". 


Z 15 
AW ai و‎ wi 


S 


r 


OEA sendi A 35 Binder Naba 7 ijapa 
UN, EE ANJI Mani KANE A Spa) 


3103. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika melihat patung di dalam 
al-Bait (Ka'bah) Beliau tidak memasukinya hingga Beliau perintahkan agar dibersihkan. Dan 
Beliau melihat ada patung Nabi Ibrahim dan Isma'il yang pada tangan keduanya ada azlam 
(anak panah), maka Beliau bersabda: "Semoga Allah membinasakan mereka. Demi Allah 
keduanya sama sekali tidak pernah (mengajarkan) mengundi nasib (dengan melempar anak 
panah) ". 


PN 


A 


S 5 وء‎ A P و ور ر ماي سن رو ا يه ر‎ IN و عد‎ NA 
Ta NE $ SHALA 


rs اله‎ NGANG 0 Ara 236 0 
Men na bor Za pam aa Ás T أبيه‎ 


4 A ARL r 


MAEN Ta له اقا‎ aah e 


aka yag AP Sena 


3104. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Yahya bin 
Sa'id telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah berkata telah bercerita kepadaku Sa'id bin Abi 
Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; " Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya; "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia?". Beliau 
menjawab: "Orang yang paling taqwa". Mereka berkata; "Bukan itu yang kami tanyakan". 
Beliau berkata: "Kalau begitu Yusuf Nabi Allah, putra dari Nabi Allah putra Khalilullah 
(kekasih Allah, Ibrahim Alaihissalam) ". Mereka berkata lagi; "Bukan itu yang kami tanyakan". 
Beliau berkata: "Apakah yang kalian maksudkan tentang kalangan bangsa Arab?. Orang yang 
terbaik di zaman Jahiliyyah akan menjadi yang terbaik pula di masa Islam jika mereka 
memahami Islam". Abu Usamah dan Mu'tamir berkata dari 'Ubaidullah dari Sa'id dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Pa 4 A 4 
2 A 2 4 PA 


ád T Wp bgi 
Agate 


3105. Telah bercerita kepada kami Mu'ammal telah bercerita kepada kami Isma'il telah 
bercerita kepada kami 'Auf telah bercerita kepada kami Abu Raja' telah bercerita kepada 
kami Samurah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tadi malam datang 
kepadaku dua orang (yang membawaku) lalu kami melihat seseorang yang tinggi hampir aku 
tidak dapat melihat kepalanya karena teramat tingginya. Dialah Nabi Ibrahim shallallahu 
'alaihi wasallam". 


SS‏ بيان ين عَم رو EN AA‏ رضي اله 


GANG an AKI AAEE IKEA SA‏ اهي 
قائظر وا yana‏ امامو سی TA MS‏ جل SENI EN IE bp hah AN‏ 
Sa‏ 


3106. Telah bercerita kepada kami Bayan bin 'Amru telah bercerita kepada kami an-Nadlar 
telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Aun dari Mujahid bahwa dia mendengar Ibnu 'Abbas 
RAa ketika orang-orang menyebut tentang ad-Dajjal bahwasanya Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam menceritakan bahwa diantara kedua mata ad-Dajjal tertulis kata "kafir" atau ada 
huruf kaaf, faa' dan Raa (Kaaf-Faa-Ro). Maka Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Aku 
belum pernah mendengarnya. Akan tetapi Beliau bersabda: "Adapun Ibrahim, maka lihatlah 
pada shahabatnu ini (maksudnya diri Beliau shallallahu 'alaihi wasallam) sedangkan Musa 
'Alaihissalam, berbadan tegap dan kuat, berkulit sawo matang seperti ekor unta berwarna 
merah yang diberi cap dengan daun anggur. Seolah aku melihatnya ketika menuruni lembah 
sambil bertalbiyah". 


See ANGEN EA Eia TAN yan NE SAS Ja KAB SA 
SA السلام و هو‎ ad an Sl SNI sai AN TN Ja 5 NGGEN in 
AAA LI ادو‎ Ng ARA, SIKA NA Aan, مانن تة‎ 


AE s PEN 9355 ناي هر‎ ap Hana SOE ع عن أي‎ Gan Se تمن‎ NE 


A 
NA - 


3107. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Mughirah 
bin 'Abdur Rahman Al Ourasiy dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Nabi Ibrahim 'Alaihissalam 
dikhitan saat Beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan kapak". Telah 


bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib telah bercerita 
kepada kami Abu Az Zanad. Dan dia berkata: "Dengan kapak yang ringan". Hadits ini juga 
diikuti oleh 'Abdur Rahman bin Ishaq dari Abu Az Zanad dan diikuti oleh 'Ajlan dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu. Dan diriwayatkan pula oleh Muhammad bin 'Amru dari Abu 
Salamah. 


1 ik EA PIA وُي قال ا‎ gA َخْمرَحَاابَنُ‎ MS داید‎ 5 


17 


SEPA Anisa ىقال قال ر ولاه صل ايهو‎ KEM 53 SAN 


r 


JBL Zi مڪنا ي هْرَيَرََرَضِي اله‎ AE BE KERA AE و2‎ ANG 


“ai Pd 


asah Pan AHA REM EN AN Aa Ai 
yah Jadi BANG NE SNS I NARA وهل كَل‎ 


Le - 


NG خْتِي‎ SE Sen NK Pen o 


Ar 


014 A 272 er 


IG ias SEA Tab saa Pn شاك لوقل و وال‎ 


2 A 


4 


NENG KN NANA HE LP Jas Lp 


درل 5 re‏ م 20002 A‏ 4 ع 3 2 2 A‏ سم 
KANAKA TAN 3 JAN NIAS PEMEAN EA GAN 2G‏ 
فعا LAN TF‏ كه PARAH KA ANN‏ 


3108. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Talisd ar-Ru'ainiy telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu Wahb berkata telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dari 
Muhammad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Nabi Ibrahim 'Alaihissalam tidak pernah berbohong kecuali tiga kali 
saja". Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Mahbub telah bercerita kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; 
"Nabi Ibrahim 'Alaihissalam tidak pernah berbohong kecuali tiga kali. Dua diantaranya adalah 
dalam masalah dzat Allah 'azza wajalla, yaitu "inni saqiim (sesungguhnya aku ini sedang 
sakit) AS ash-Shaffaat ayat 89 dan firman Allah Ta'ala: "bal fa'alahum kabiiruhum haadzaa" 
(akan tetapi patung yang besar inilah yang melakukannya), OS al-Anbiya' ayat 63. Beliau 
bersabda: "Dan ketika pada suatu hari dia sedang bersama dengan Sarah, istrinya, saat 
beliau datang kepada seorang raja yang zhalim lalu raja tersebut diberi informasi bahwa 
akan ada seorang laki-laki bersama seorang wanita yang paling cantik. Maka diutuslah 
seseorang menemui Ibrahim lalu utusan itu bertanya kepadanya, katanya, "Siapakah wanita 
ini?". Ibrahim menjawab: "Dia saudara perempuanku". Lalu Sarah datang, maka Ibrahim 
berkata: "Wahai Sarah, tidak ada orang beriman di muka bumi ini kecuali aku dan kamu dan 
orang ini bertanya kepadaku lalu aku beritahu bahwa kamu adalah saudara perempuanku 


maka janganlah kamu mendustakan aku". Sarah pun dikirim kepada raja. Setelah Sarah 
menemui raja, raja itu rupanya ingin menyentuhnya dengan tangannya namun tiba-tiba 
tangannya lumpuh, maka Raja berkata: "Berdo'alah kepada Allah dan aku tidak akan 
mengganggu kamu". Maka Sarah berdo'a sehingga tangan raja bisa kembali seperti semula. 
Kemudian raja ingin menyentuh Sarah untuk kedua kali, namun tangannya tiba-tiba lumpuh 
bahkan kelumpuhannya lebih parah sehingga raja memohon, "Berdo'alah kepada Allah dan 
aku tidak akan mengganggumu lagi". Tangan raja pun sembuh. Kemudian raja memanggil 
para pembantunya seraya berkata: "Sungguh yang kalian bawa kepadaku ini bukan manusia, 
melainkan setan". Akhirnya Sarah dihadiahi Hajar (sebagai pelayannya). Kemudian dia 
pulang dan mendapatkan Ibrahim sedang shalat maka dia memberi isyarat dengan tanganya 
yang inti pesannya "Tunggu sebentar". Sarah berkata, "Allah telah membalikkan tipu daya 
orang kafir atau fajir ke tenggorokannya". Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata; "Itulah ibu 
kalian (bangsa Arab), wahai anak keturunan air langit (air zamzam) ". (maksudnya karena air 
zamzam Allah Ta'ala keluarkan pertama kali untuk Hajar dan Isma'il). 


ga sab SANA Kera‏ أو NG AE‏ جر KE‏ ِالْحَمِيدِبّنِ Na‏ عَنْسَعِيدٍ 
Nk SAYA AA ds sale AF 5 AN ANTA se Al sea AN ooh‏ 
Pela AN Sekian‏ 


3109. Telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah bin Musa atau Ibnu Salam dari dia, telah 
mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Abdul Hamid bin Jubair dari Sa'id bin Al 
Musayyab dari Ummu Syarik radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
memerintahkan untuk membunuh cecak. Dan Beliau bersabda: "Dahulu cecak ikut 
membantu meniup api (untuk membakar) Ibrahim 'Alaihissalam." 


IS 


PENANAMAN A eva NA AS aj saka ا‎ NGNE 
NEH سو‎ MEB ع بظلم)‎ PEG Nasa Tape Tile AYAN Pa 
SA BA A BS iA 

GA BN As‏ ةلطع عط 


3110. Telah bercerita kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah bercerita kepada kami 
bapakku telah bercerita kepada kami Al A'masy berkata telah bercerita kepadaku Ibrahim 
dari 'Algamah dari 'Abdullah radliallahu 'anhu berkata, "Ketika turun OS al-An'am ayat 2 
yang artinya ("Orang-orang beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan 
kezhaliman..."), kami berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah diantara kami orang yang tidak 
menzhalimi dirinya?". Maka Beliau bersabda: "Bukan seperti yang kalian katakan. Maksud 
ayat "tidak mencampurkan iman mereka dengan kezhaliman" adalah dengan kesyirikan. 
Tidakkah kalian mendengar ucapan Lugman kepada anaknya?, (Wahai anakku, janganlah 
kamu menyekutukan Allah karena menyekutukan Allah merupakan kezhaliman yang besar"). 


رضي انما kn ya e‏ توما LAS NG JULI‏ مالقيامة اولي 
وال خر ينف asi PGA JAN AS PAN PARI MERA Pram‏ 
Aa‏ الَو َلِيلةمِنَ FEAE OANT EEE‏ 

Ala PA اذَهَبُواإِلَ مُو‎ ia mie 


3111. Bab. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Ibrahim bin Nashr telah bercerita kepada 
kami Abu Usamah dari Abu Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disuguhi sepotong daging lalu Beliau bersabda: " 
Allah mengumpulkan manusia yang pertama hingga yang terakhir pada hari giyamat pada 
satu bukit sehingga seorang penyeru bisa menjadikan mereka mendengar dan pandangan 
mereka menjadikan mereka terbelalak, serta matahari didekatkan kepada mereka". 
Kemudian dia menyebutkan hadits tentang syafa'at. Lalu manusia mendatangi Ibrahim 
seraya berkata, "Kamulah Nabi Allah dan kekasih-Nya di bumi. Mohonkanlah syafa'at kepada 
Rabbmu untuk kami". Maka Ibrahim menjawab dengan menyebutkan kedustaan- 
kedustaannya lalu berkata, oh diriku, oh diriku. Pergilah kepada Musa". Hadits ini dikuatkan 
jalur periwayatannya oleh Anas dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


JA ANE ES AAA Ea PERAN سمي اپو‎ PAN pas 
A Z 2,30 Ted 2 22 £ P و‎ 
(iils Kasie LA Ia AE LEAN رضي اله‎ ME Éan A D 


ta 


MEN Er PANAS ENI Kas Ga 0 KAWAH) 
ANISA GB سيان لوس مسب بن‎ ai NN AA SAS بن كثير‎ 


دری 
Z‏ 


Pa r ZA‏ روہ 


BE an Te SAN ai ja A كب‎ ata 3g 


3112. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Sa'id Abu 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Wahb bin Jarir dari bapaknya dari Ayyub dari 'Abdullah bin Sa'id bin Jubair dari bapaknya 
dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Semoga Allah merahmati Ummu Isma'il (Siti Hajar) karena kalau dia tidak segera 
membendung air zamzam tentulah air itu akan menjadi air yang mengalir". Al Anshar 
berkata telah bercerita kepada kami Ibnu Juraij berkata; Adapun Katsir bin Katsir dia telah 
bercerita kepadaku dan berkata: Aku dan "Utsman bin Abi Sulaiman duduk bersama Sa'id bin 
Jubair lalu dia berkata: "Tidak seperti itu yang diceritakan Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
kepadaku akan tetapi dia berkata: "Ibrahim datang menemui Isma'il dan ibunya 'Alaihissalam 
saat ibunya sedang menyusui. Ibunya memiliki geriba (kantung air dari kulit), kemudian 
Ibrahim datang bersama anaknya, Isma'il". 


AS PAS SA AE 2 PRE NS KE SSS Ar BAE a 


118 e ر‎ 2 fes 9 2 oa 25 fog GAN, 64 ر٣ ر رات‎ - 5 5 
SALIH Sa 7 قال ابن‎ ig NG, AE Slot dki 


Web san AKA EL AA En KAIN اليَسَاءٌالْمِتَطََّمِنْ قبل أ:‎ 


ور ا bz‏ ر Wk‏ أده AA 21 52 5 7 ag 0477 n‏ ول 
إتمَاعِيلَ وَهِي 3 EN IRAMA Ph‏ اع Aa‏ 
Me a an aa Ba aa AS ha s‏ 


1 


Asian Ane اهيدا دودر‎ e Aa 


Aa 


فيه نشو Asik NYARA NA CN KS wi ANE AA SN‏ مَرَكَمبَدَاقَالَتَعَمْكَالتَ 
A43 pp (GM PRA Aan DA sad N3)‏ 


A A ن‎ Ag 2r Kon دده م‎ 
ع‎ Era 53 PA LSI kal; sinis KAEN 163 PL 
LL 1 A ~ 1 


P "TA 


AN bae ES 3 Jaa EN 3 Jan ANE 516 AAS Sae BAN Bae Ae 
KANG بط‎ INA CP YA PA Pen Den NANG seb NAN GL, حى‎ 
GANG ea Pal dusta £ 
Ae SES MEA, BUANA A Aa 
SEBELAS SAI, ESA اوي‎ BE ks EAS سَعَيَ‎ GA 


MAMA A 


ANG ALE SAN ALA JGA YA ANE SAS 


IG Agan SAN gobak KA NIBA HAH Peni‏ فيكت 


kasab JARAN, BBB sena AGAN‏ بِعَقِِهِأَوَكَالَ 


. Ns 2g 2 e A pa 2 PEA 7 6 0 
bee AT adl SIS ل بيد ڪاڪ‎ FS saba sab ANEH sab Sara Ca 
e r A 


SL Jo ANIE MEA NG BUG As as‏ سكم ر حم ناعير َو 


4 


WES IN NA GN CM ad, PENES sE 5 


NES aa aa 2 عدار‎ aa 3 Se BAN KAN NGING JU 
PEN SAE pati 3 KASI PAN Aa NG pe SAS و‎ 


Wa 


Ta 4 وو‎ Ba, 2 رر‎ 
أوا‎ al و‎ JASA يي‎ ipin ia Pria SIN ھاو‎ Pria an kg YA 


- 


(ik WA AEEA AK <2 1 9 3 00 - 0‏ 
طَابِرَاعَابقًاققًالواإَِهَدَاالطاپر ليذو aé‏ تايالو ادق و مافي ةما قار سَلُو IE AN‏ 


Wise IA Ke Ke AA اكَالَ‎ Adha Pera LA Abbas, e- 
án Jo NIÉ 6t KME KA SAN EN َعَم ولح‎ Sean AI 
PERAN AMIN AE SAN و هي‎ AI Tag Haha sasis 
CB Sim AE ALE ena ANE NS LA RE GI 
sd NSA Ny si Bea 


LA 


ES gkah AAA WA ats NG a PU rara SN AJI Jae Ing 
Ke BN جك قاقر بِي عليه السلا موق قوب‎ gara an IBL É 


16 كَذَاوَ‎ ii ES كروي‎ JAN BS AT الوناتاجاء عوبر‎ 
era MISI LB BULE KS a ga a NANG 


< CP 


ed PAKA Lo. A ap EA غا ا سر 7 ع‎ Fa pe wd 
in ah a BN Hera يفو ل عي‎ ENDE AS AS 


A 
A? 2 


MAE Gaal PE Ea AG َرَو‎ SALIMUL 


NGA‏ و 


Na AN 
Pera SAY INA SAN A Ki SA 28 JEC, Fe َر‎ NGE asi ya 


A 


RIJU o امام اك الحم كال كماقم‎ AN jet بحي وَسَعَدَوَ‎ 
MEN PES كم کله و مذ‎ sala ALE SANA و‎ NGA جا ر‎ 
Pangkas Pa sena CI IN AAL INKA A Nas 


1s 2 2 “<2 


Bana Vi sela BAPELA AWAK DAH Mena A‏ ا 


NN AS EA Basa IS Ka Sen La sia - 203 Sg 

ARY AS Sa NG ara BA PAAPAA As as 
kasa jis يا هڪ كو‎ de A َلك و‎ aas LANG E 
كَالَ‎ Pena YM | JE NG MBA al LAN Nas LS ab ad GET LG 
KASI Ke ala gelagat BA baa 


AN 0 


PA El at Jae EA Jambi Se uai Gan 


Pad 


A A 4 2 م‎ 2 
A ZA LAN. Be هاه‎ ARTINE Z A ا 2 لام‎ KA IG 07 و‎ 


A P Pa 7 59 و‎ Aa و واه 2 ا‎ 5 
INI EA Yasa JG العَلم)‎ ea TEE Un JAG 5) الْحِجَارَةَوَهَما يَقَولانٍ‎ 
2 i AA 2 aa A 2 
BANAWA FAAA Yara. DAKI دجمو‎ 
lapa NENGA Ca SUS 5) NA an se) 


3113. Dan telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
'Abdur Razzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub as-Sakhtiyaniy dan Katsir 
bin Katsir bin Al Muthallib binAbi Wada'ah satu sama lain saling melengkapi dari Sa'id bin 
Jubair berkata Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma: "Wanita pertama yang menggunakan ikat 
pinggang adalah ibu Nabi Isma'il 'Alaihissalam. Dia menggunakannya untuk menghilangkan 
jejak dari Sarah kemudian Ibrahim 'Alaihissalam membawanya berserta anaknya Isma'il yang 
saat itu ibunya masih menyusuinya hingga Ibrahim 'Alaihissalam menempatkan keduanya 
dekat Baitullah (Ka'bah) pada sebuah gubuk di atas zamzam di ujung al-masjidil Haram. 
Waktu itu di Makkah tidak ada seorangpun yang tinggal di sana dan tidak ada pula air. 
Ibrahim menempatkan keduanya disana dan meninggalkan semacam karung berisi kurma 
dan kantung/geriba berisi air. Kemudian Ibrahim pergi untuk meninggalkan keduanya. Maka 
Ibu Isma'il mengikutinya seraya berkata: "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana?. Apakah 
kamu (tega) meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang manusia dan tidak ada 
sesuatu apapun ini". Ibu Isma'il terus saja mengulang-ulang pertanyaannya berkali-kali 
hingga akhirnya Ibrahim tidak menoleh lagi kepadanya. Akhirnya ibu Isma'il bertanya; 
"Apakah Allah yang memerintahkan kamu atas semuanya ini?". Ibrahim menjawab: "Ya". Ibu 
Isma'il berkata: "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami". Kemudian ibu Isma'il 
kembali dan Ibrahim melanjutkan perjalanannya hingga ketika sampai pada sebuah bukit 
dan orang-orang tidak melihatnya lagi, Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah lalu berdo'a 
untuk mereka dengan beberapa kalimat do'a dengan mengangkat kedua belah tangannya, 
katanya: "Rabbi, ("sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku di 
lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah-Mu yang disucikan") 
hingga sampai kepada (semoga mereka menjadi hamba-hamba yang bersyukur) (OS Ibrahim 
ayat 37. Kemudian ibu Isma'il mulai menyusui anaknya dan minum dari air persediaan hingga 
ketika air yang ada pada geriba habis dia menjadi haus begitu juga anaknya. Lalu dia 
memandang kepada Isma'il sang bayi yang sedang meronta-ronta", atau dia berkata dengan 
redaksi: "Berguling-guling diatas tanah". Kemudian Hajar pergi meninggalkan Isma'il dan 
tidak kuat melihat keadaannya. Maka dia mendatangi bukit Shafaa sebagai gunung yang 
paling dekat keberadaannya dengannya. Dia berdiri disana lalu menghadap ke arah lembah 
dengan harapan dapat melihat orang di sana namun dia tidak melihat seorang pun. Maka dia 
turun dari bukit Shafaa dan ketika sampai di lembah dia menyingsingkan ujung pakaiannya 
lalu berusaha keras layaknya seorang manusia yang berjuang keras hingga ketika dia dapat 
melewati lembah dan sampai di bukit Marwah lalu beridiri di sana sambil melihat-lihat 
apakah ada orang di sana namun dia tidak melihat ada seorang pun. Dia melakukan hal itu 
sebanyak tujuh kali (antara bukit Shafa dan Marwah). Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata: 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Itulah sa'iy yang mesti dilakukan oleh manusia 
(yang berhajji) antara kedua bukit itu". Ketika berada di puncak Marwah, dia mendengar ada 
suara, lalu dia berkata dalam hatinya "diamlah" yang Hajar maksud adalah dirinya sendiri. 
Kemudian dia berusaha mendengarkanya maka dia dapat mendengar suara itu lagi maka dia 
berkata: "Engkau telah memperdengarkan suaramu jika engkau bermaksud meminta 
pertolongan". Ternyata suara itu adalah suara malaikat (Jibril 'Alaihissalam) yang berada di 
dekat zamzam, lantas Jibril mengais air dengan tumitnya" atau katanya: dengan sayapnya 


hingga air keluar memancar. Ibu Isma'il mulai membuat tampungan air dengan tangannya 
seperti ini yaitu menciduk air dan memasukkannya ke geriba sedangkan air terus saja 
memancar dengan deras setelah diciduk". Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah merahmati Ummu Isma'il (Siti Hajar) 
karena kalau dia membiarkan zamzam" atau sabda Beliau: " kalau dia tidak segera 
menampung air tentulah air zamzam itu akan menjadi air yang mengalir". Akhirnya dia dapat 
minum air dan menyusui anaknya kembali. Kemudian malaikat berkata kepadanya: 
"Janganlah kalian takut ditelantarkan karena disini adalah rumah Allah, yang akan dibangun 
oleh anak ini dan ayahnya dan sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya". 
Pada saat itu Ka'bah Baitullah posisinya agak tinggi dari permukaan tanah seperti sebuah 
bukit kecil, yang apabila datang banjiir akan terkikis dari samping kanan dan kirinya. Ibu 
Isma'il, Hajar, terus melewati hidup seperti itu hingga kemudian lewat serombongan orang 
dari suku Jurhum atau keluarga Jurhum yang datang dari jalur bukit Kadaa' lalu singgah di 
hilir Makkah kemudian mereka melihat ada seekor burung sedang terbang berputar-putrar. 
Mereka berseru; "Burung ini pasti berputar karena mengelilingi air padahal kita mengetahui 
secara pasti bahwa di lembah ini tidak ada air. Akhirnya mereka mengutus satu atau dua 
orang yang larinya cepat dan ternyata mereka menemukan ada air. Mereka kembali dan 
mengabarkan keberadaan air lalu mereka mendatangi air. Beliau berkata: "Saat itu Ibu 
Isma'il sedang berada di dekat air". Mereka berkata kepadanya, "Apakah kamu mengizinkan 
kami untuk singgah bergabung denganmu di sini?". Ibu Isma'il berkata, "Ya boleh tapi kalian 
tidak berhak memiliki air". Mereka berkata: "Baiklah". Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ibu Isma'il menjadi senang atas 
peristiwa ini karena ada orang-orang yang tinggal bersamanya". Akhirnya mereka pun tinggal 
disana dan mengirim utusan kepada keluarga mereka untuk mengajak mereka tinggal 
bersama-sama di sana". Ketika para keluarga dari mereka sudah tinggal bersama Hajar dan 
Isma'il sudah beranjak belia, dia belajar berbahasa arab dari mereka, bahkan menjadi 
manusia paling berharga dan paling ajaib di kalangan mereka. Kemudian Isma'il tumbuh 
menjadi seorang pemuda yang disenangi oleh mereka. Setelah dewasa, mereka menikahkan 
Isma'il dengan seorang wanita dari mereka dan tak lama kemudian ibu Isma'il meninggal 
dunia. Di kemudian hari Ibrahim datang setelah Isma'il menikah untuk mencari tahu apa 
yang telah ditinggalkannya namun dia tidak menemukan Isma'il. Ibrahim bertanya tentang 
Isma'il kepada istrinya Isma'il. Istrinya menjawab: "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk 
kami. Lalu Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Isma'il menjawab, 
"Kami mengalami banyak keburukan dan hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang 
berat". Istri Isma'il mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada 
Ibrahim. Ibrahim berkata: "Nanti apabila suami kamu datang sampaikan salam dariku dan 
katakan kepadanya agar mengubah daun pintu rumahnya". Ketika Isma'il datang dia 
merasakan sesuatu lalu dia bertanya kepada istrinya, "Apakah ada orang yang datang 
kepadamu?" Istrinya menjawab, "Ya. Tadi ada orang tua begini begini keadaannya datang 
kepada kami dan dia menanyakan kamu lalu aku terangkan dan dia bertanya kepadaku 
tentang keadaan kehidupan kita maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan 
dan penderitaan". Isma'il bertanya: "Apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu 
tentang sesuatu?". Istrinya menjawab: "Ya. Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan 
salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah daun pintu rumah kamu". 
Isma'il berkata: "Dialah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk 
menceraikan kamu maka itu kembalilah kamu kepada keluargamu". Maka Isma'il 
menceraikan istrinya. Kemudian Isma'il menikah lagi dengan seorang wanita lain dari 
kalangan penduduk itu lalu Ibrahim pergi lagi meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang 


dikehendaki Allah dan setelah itu datang kembali untuk menemui mereka namun dia tidak 
mendapatkan Isma'il hingga akhirnya dia mendatangi istri Isma'il lalu bertanya kepadanya 
tentang Isma'il. Istrinya menjawab: "Dia sedang pergi mencari nafkah untuk kami. Lalu 
Ibrahim bertanya lagi: "Bagaimana keadaan kalian". Dia bertanya kepada istrinya Isma'il 
tentang kehidupan dan keadaan hirup mereka. Istrinya menjawab: "Kami selalu dalam 
keadaan baik-baik saja dan cukup". Istri Isma'il memuji Allah. Ibrahim bertanya: 'Apa 
makanan kalian? '. Istri Isma'il menjawab: "Daging". Ibrahim bertanya lagi: "Apa minuman 
kalian? '. Istri Isma'il menjawab: "Air". Maka Ibrahim berdo'a: "Ya Allah, berkahilah mereka 
dalam daging dan air mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saat itu tidak ada 
biji-bijian di Makkah dan seandainya ada tentu Ibrahim sudah mendo'akannya". Dia berkata, 
"Dan dari doa Ibrahim tentang daging dan air itulah, tidak ada seorangpun selain penduduk 
Makkah yang mengeluh bila yang mereka dapati hanya daging dan air". Ibrahim selanjutnya 
berkata: "Jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya dan 
perintahkanlah dia agar memperkokoh daun pintu rumahnya". Ketika Isma'il datang, dia 
berkata: "Apakah ada orang yang datang kepadamu?". Istrinya menjawab, "Ya. Tadi ada 
orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepada kami". Istrinya mengagumi 
Ibrahim. Dia bertanya kepadaku tentang kamu maka aku terangkan lalu dia bertanya 
kepadaku tentang keadaan hidup kita maka aku jawab bahwa aku dalam keadaan baik-baik 
saja".". Isma'il bertanya: "Apakah orang itu ada memberi pesan kepadamu tentang 
sesuatu?". Istrinya menjawab: "Ya. Dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam 
darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan daun pintu rumah kamu". 
Isma'il berkata: "Dialah ayahku dan daun pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia 
memerintahkanku untuk mempertahankan kamu". Kemudian Ibrahim meninggalkan mereka 
lagi untuk waktu tertentu sebagaimana dikehendaki Allah, lalu datang kembali setelah itu 
saat Isma'il meletakkan anak panahnya di bawah sebatang pohon dekat zamzam. Ketika dia 
melihatnya, dia segera menghampirinya dan berbuat sebagaimana layaknya seorang ayah 
terhadap anaknya dan seorang anak terhadap ayahnya kemudian dia berkata: "Wahai 
Isma'il, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah". Isma'il berkata: "Lakukanlah apa 
yang diperintahkan Rabbmu". Ibrahim berkata lagi: Apakah kamu akan membantu aku?". 
Isma'il berkata: "Ya aku akan membantumu". Ibrahim berkata: "Allah memerintahkan aku 
agar membangun rumah di tempat ini". Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi 
di banding sekelilingnya". Perawi berkata: "Dari tempat itulah keduanya meninggikan 
pondasi Baitullah, Isma'il bekerja mengangkut batu-batu sedangkan Ibrahim yang 
menyusunnya (membangunnya) hingga ketika bangunan sudah tinggi, Isma'il datang 
membawa batu ini lalu meletakkannya untuk Ibrahim agar bisa naik di atasnya sementara 
Isma'il memberikan batu-batu' Keduanya bekerja sambil mengucapkan kalimat do'a: ("Rabb 
kami, terimalah (amal) dari kami sesunggunya Engkau Maha Mendengar dan Maha 
Mengetahui". Keduanya terus saja membangun hingga mengelilingi Baitullah dan keduanya 
terus saja membaca do'a; ("Rabb kami, terimalah (amal) dari kami sesungguhnya Engkau 
Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"). (AS. Albagarah 127). 


AS اهيب نافع عَنْ‎ ANA BI ariii alé NA محمد‎ HAN LE GEA 
- Bra ر‎ AL 004 AEREA وور‎ Ng وس و ا وو عار ا‎ 2 NG 2 
Ga asas يي اي‎ EN كي عو‎ 


A 


A 
2 PER 2 A 2% اكه‎ > ١ KA aa VEAN AANE PA عت‎ > <€ 


5. “Ata A ادم 1 ع2‎ nd ماه‎ K9 £ 22,3 Ge Mr ANN AK 
Se" Musa Per 3 ip EA 


a Ist الاك رضي‎ IS AS isa d Yaa AI اپد ا‎ sin BAK AG 


7 A A 1 GT 


JAS PSI JAN SI SA JENG SN AAN ya ESEK 
APREA TERTE Ass Ta A 
Aa EN AN NA MATA دم‎ ENG W Hare, des Se 
HE ksi TIN "7. o aa yaa 


LA 


ain JÊNG Jo jae ene eba a a 
Á قال قال‎ SEL Jae EN ELEGE e i Pekat aé S 
JAWA يدر‎ iadi BEE AK َر کن گا‎ s felaga JA bo ai 
IA SAM BE SEE Masa ian بيطو الو‎ Ana کا‎ 57 
deni LAH JAGA SEA EGA SEAL AGE ESA, PA 


A 


5 da Ipa YG ل‎ aras SG 
LEAN HI nag SIA ENG Ja جاء مام قال یی‎ LA 


du Ja ca NG KI NGALANG) ab NGANG SANA SL 


A 


< P - 


NENGA RT ALIS NIAS SS‏ لا زل فطعم 3 ES‏ قَقَالَ 
5 وَمَاطْعَامَُكُوْوَ CAN JEANS: P D DAH‏ ك هف مايه 


#d Wala KE اهم صل‎ ii 3S SA E KAA الاسم صل‎ yi وَشَرَابهِمَ م قال قال‎ 
KET. Lada saos مِنّوَ‎ HARI PP اج لخي ون شنار‎ PSA 


ر La‏ و P - KA GI IG ANG AA ATAP PETA‏ عد دموءم كه 
jangka ta GAN NGA Gb NA 3 ARGA 28551 Ine lb‏ 
Pei Sana PAE 4 E 5‏ 


ا ي Paan‏ الْحِجَارَةَقَقَامَعَلٌ حجر الْمَكَام 
(َجَعَلَ تاو AN NS Sanu, 0 Er PEEN‏ 


3114. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Abu 'Amir "Abdul Malik bin 'Amru berkata telah bercerita kepadaku Ibrahim bin Nafi' dari 
Katsir bin Katsir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Ketika 
Ibrahim keluar berkelana bersama Isma'il dan ibu Isma'il, mereka membawa geriba (kantung 
empat air) yang berisi air, ibu Isma'il minum dari persediaan air dalam geriba tersebut 
sehingga dia dapat menyusui bayinya. Ketika tiba di Makkah, Ibrahim menempatkan 
keduanya di bawah sebuah gubuk. Tatkala Ibrahim hendak kembali kepada keluarganya, ibu 
Isma'il mengikutinya di belakang hingga ketika sampai di dataran yang agak tinggi/gundukan, 
ibu Isma'il memanggilnya dari belakang: "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau meninggalkan 
kami?". Ibrahim menjawab, "Kepada Allah". Hajar berkata: "Kalau begitu, Aku telah ridla 
kepada Allah". Perawi berkata: "Lalu Hajar kembali (ke tempat semula dia dan minum geriba 
kunonya dan bisa menyusui bayinya hingga ketika air persediaan habis dia berkata: 
"Sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat barangkali ada orang". Perawi berkata: "Maka dia 
pergi dan naik ke atas bukit Shafaa lalu melihat-lihat apakah ada orang namun dia tidak 
merasakan ada seorangpun. Ketika sampai di lembah dia lari-lari kecil dan mendatangi 
Marwa, ia lakukan yang demikian berkali-kali. Kemudian dia berkata, "Sebaiknya aku pergi 
dan melihatnya, yang dimaksudnya adalah bayinya. Maka dia pergi mendatangi bayinya yang 
ternyata keadaannya seperti ketika ditinggalkan seolah-olah menghisap napas-napas 
kematian sehingga hati Hajar tidak tenang. Dia berkata, "Sebaiknya aku pergi dan melihat- 
lihat barangkali ada orang". Maka dia pergi untuk mendaki bukit Shafaa lalu melihat-lihat 
namun tidak ada seorangpun yang ditemuinya hingga ketika dia telah melakukan upaya itu 
sebanyak tujuh kali (antara bukir Shafaa dan Marwah) dia berkata, "Sebaiknya aku pergi dan 
melihat apa yang terjadi dengan bayiku", ternyata dia mendengar suara, maka dia berkata, 
"Tolonglah (aku) jika memang kamu baik". Ternyata (suara itu) adalah malaikat Jibril 
'Alaihissalam. Perawi berkata: Lalu Jibril berbuat dengan tumitnya begini. Dia mengais-ngais 
tanah dengan tumitnya". Perawi berkata: "Maka memancarlah air dan ibu Ism'ail menjadi 
terperanjat dan segera menampungnya". Perawi berkata: Berkata Abu Al Qasim shallallahu 
'alaihi wasallam: "Seandainya Hajar membiarkannya pasti air akan mengalir". Perawi 
berkata: "Maka Hajar minum dari air (zamzam) itu sehingga dapat menyusui bayinya". 
Kemudian serombongan orang dari suku Jurhum lewat di dasar lembah dan mereka melihat 
ada seekor burung, seakan mereka tidak percaya, Mereka berkata: "Tidak akan ada burung 
melainkan pasti karena ada air". Akhirnya mereka mengutus seorang utusan mereka untuk 
melihatnya yang ternyata mereka memang berada di kawasan yang ada air. Utusan itu 
kemudian kembali kepada mereka dan mengabarkan (apa yang dilihatnya). Kemudian 
mereka menemui Hajar dan berkata: "Wahai Ibu Isma'il, apakah kamu mengizinkan kami 
untuk tinggal bersama kamu atau kami hidup bertetangga bersama kamu?". Kemudian 
anaknya (Isma'il) tumbuh menjadi seorang pemuda lalu menikah dengan seorang wanita". 
Perawi berkata: "Kemudian timbul keinginan pada diri Ibrahim maka dia berkata kepada 
keluarganya: "Aku akan pergi melihat keluargaku yang aku tinggalkan". Perawi berkata, 
"Maka Ibrahim datang dan memberi salam seraya berkata: "Kemana Isma'il?". Istri isma'il 
berkata; "Pergi berburu". Ibrahim berkata: "Katakanlah kepadanya jika sudah datang supaya 
dia mengubah daun pintu rumahnya". Ketika Isma'il datang istrinya menceritakan 
kedatangan Ibrahim. Maka Isma'il berkata: "Kamulah yang dimaksud dengan daun pintu itu, 
maka kembalilah kamu kepada keluargamu"."Kemudian timbul lagi keinginan pada diri 
Ibrahim maka dia berkata kepada keluarganya: "Aku akan pergi melihat keluargaku yang aku 
tinggalkan". Ketika tiba, Ibrahim bertanya: Kemana Isma'il". Istrinya menjawab, "Dia pergi 
berburu. Apakah tidak sebaiknya anda singgah dulu dan makan minum bersama kami?". 
Ibrahim bertanya: "Apa makanan dan minuman kalian?". Istri Isma'il menjawab: "Makanan 


kami daging dan minuman kami air". Lalu Ibrahim berdo'a: "Ya Allah, berkahilah mereka 
dalam daging dan air mereka". Abu Al Oasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Daging 
dan air disini penuh dengan barakah karena barokah doa Ibrahim 'Alaihissalam." Kemudian 
timbul lagi keinginan pada diri Ibrahim maka dia berkata kepada keluarganya, "Aku akan 
pergi melihat keluargaku yang aku tinggalkan". Maka Ibrahim datang dan bertemu dengan 
Isma'il dari balik (sumur) zamzam sedang memperbaiki panahnya lalu berkata: "Wahai 
Isma'il, sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan aku agar membangun rumah". Isma'il 
berkata, "Taatilah Rabbmu". Ibrahim berkata lagi: "Sesungguhnya Dia telah memerintahkan 
aku agar kamu membantu aku dalam pembangunan rumah yang dimaksud". Isma'il berkata: 
"Kalau begitu aku akan lakukan", atau seperti yang dikatakannya. Perawi berkata: Maka 
keduanya mulai membangun, Ibrahim yang membangun sedangkan Isma'il membawa 
bebatuan, keduanya sambil membaca do'a: ("Rabb kami, terimalah (amal) dari kami 
sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui". Keduanya terus saja 
membangun hingga mengelilingi Baitullah dan keduanya terus saja membaca do'a, ("Rabb 
kami, terimalah (amal) dari kami sesunggunya Engkau Maha Mendengar dan Maha 
Mengetahui"). Perawi berkata: "Keduanya terus membangun hingga ketika bangunan sudah 
tinggi dan Ibrahim sebagai orangtua yang sudah renta agak kepayahan untuk mengangkat 
batu ke susunan tembok yang lebih tinggi, dia berdiri di atas batu sebagai tempat berdirinya 
(al-Magam) sedangkan Ismail terus memberinya bebatuan sambil keduanya terus membaca 
do'a: ("Rabb kami, terimalah (amal) dari kami sesunggunya Engkau Maha Mendengar dan 
Maha Mengetahui") (QS. Albagarah 128). 


Wai bé Gaston AA LENSA Io DE o دكا هو‎ 


Sa AE ر 5 ر‎ e 2 A 2736 JEA و‎ 
أوَّلَقَالَالْمَسَجِدالْحَرَامْ‎ PAI رسو‎ SEE w Lie 

Tz > رد م عر عا نوين 5 َه‎ a | ےر و د‎ YA YA 4 AKA, TA = 
SABES una na in ANA nn 


3115. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Wahid telah bercerita kepada kami Al A'masy telah bercerita kepada kami Ibrahim at-Taymiy 
dari bapaknya berkata aku mendengar Abu Dzarr radliallahu 'anhu berkata; "Aku bertanya 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, masjid apakah yang pertama di bangun di 
muka bumi ini?". Beliau menjawab: "al-Masjidil Haram". Dia berkata, aku tanya lagi: 
"Kemudian apa?". Beliau menjawab: "al-Masjidil Aqshaa". Aku bertanya lagi; "Berapa lama 
selang waktu antara keduanya?". Beliau menjawab: "Empat puluh tahun. Kemudian dimana 
saja kamu berada dan waktu shalat sudah datang maka shalatlah, karena didalamnya ada 
keutamaan". 


يج مو ام م ورو 2621 ور 7 275 و 0 27 و و و 2 2 .2 
ag‏ . عَنَمَالِكِعَنَعَمْرِو بآ ي G3 Wen SE A ga jak‏ 
Aga A,‏ 


4 هه‎ pad < Gian 03 
MATAN gh Jas SANGA سام‎ AL Je ANG AL 
ngaret NN aa SAE adas Sal Kara 


3116. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari 'Amru bin Abi 
'Amru, maula Al Mutahllib dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memandang gunung Uhud lalu bersabda: "Sesungguhnya gunung ini 
mencintai kita dan kitapun mencintainya. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah 
mengharamkan (menjadikan suci) kota Makkah dan aku pun mengharamkan kota yang 
berada di antara dua batu hitam (Madinah) ". Dan diriwayatkan pula oleh "Abdullah bin Zaid 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


KÍ SEN i IE عن ان شاب‎ MEA PAN SA 
Aa Aasi لد‎ NI IE عَنْعَايضَدَرَضِيَ‎ AE ANE 


- 
Lag 


Ta اهم قلت هار‎ PETIKAN Si Sa 


N 


Hae BIAN‏ اج كلكو AHASS jal da GN‏ لَب كانت 
َر سول الول nak‏ سام تَر 
A A ab 4 NG‏ 


KI Ine il JG Ge Hae PIL JAN) ZA E Ml 


ع 
و كم محمد 
بن أي بكر 


3117. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah bahwa Ibnu Abu Bakr telah mengabarkan 
kepada 'Abdullah bin "Umar dari 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam radliallahu 
'anhum bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tahukah kamu bahwa 
kaummu ketika membangun Ka'bah (memperbaikinya), mereka menggesernya dari posisi 
pondasi yang dibangun oleh Ibrahim". Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah tidak 
sebaiknya baginda kembalikan kepada posisi pondasi yang dibangun Ibrahim?". Beliau 
bersabda: "Seandainya tidak mempertimbangkan keadaan kaummu yang baru saja 
meninggalkan (zaman) kekafiran, (tentu aku sudah mengembalikannya) ". Maka 'Abdullah 
bin 'Umar mengatakan, kalaulah “Aisyah radliallahu 'anha mendengar ini dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku sependapat bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam tidak pernah meninggalkan mengusap dua rukun (tiang yamani) yang berada 
didepan hajar aswad ini, karena Baitullah tak lagi dibangun di atas pondasi yang dibangun 
oleh Ibrahim 'Alaihissalam ". Isma'il berkata: 'Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakr (sebagai 
ganti penyebutan sekaligus nama sesungguhnya dari Ibnu Abi Bakr, perawi dari hadits ini). 


i 


AS -‏ 2 مام اور A‏ 
عاش تیت كدان مول الوص لحيو مما رَى 


27 2 27 م‎ GA و 0 > و‎ 53745 > 313 SAN AA و م‎ Prana 
0 A ين‎ © SAR Pa 4 و‎ Tan PA NA 2 2 L9 2 ko z 
ل الله‎ jaiii اعنام كه‎ ph NG عای رغ شترد فوش لوي‎ 


4 LA AK 


ahal aade JAAN ga sale سول اله صل‎ IBAN A 


EN 


- 2 Z - G 


كا تك فل أل اله PEY‏ وبا ر ك عمدو 3 اجه و ذر يته NY AJI TPES BUS‏ 


A - 


3118. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik bin Anas dari 'Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin 'Amru bin Hazm dari 
bapaknya dari 'Amru bin Sulaim Az Zuragiy telah mengabarkan kepadaku Abu Humaid as- 
Sa'idiy radliallahu 'anhu bahwa mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya kami 
bershalawat kepada baginda?". Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Ucapkanlah, Allahumma shalli 'alaa Muhammadin wa azwaajihi wa dzurriyyatihii kamaa 
shollaita 'alaa aali Ibrahim wa baarik 'alaa Muhammadin wa azwaajihi wa dzurriyyatihii 
kamaa baarakta 'alaa aali Ibrahim innaka hamiidun majiid" (Ya Allah berilah shalawat kepada 
Muhammad, istri-istrinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberi 
shalawat kepada keluarga Ibrahim dan berilah barakah kepada Muhammad, istri-istrinya dan 
anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberi barakah kepada keluarga Ibrahim. 
Sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Mulia) ". 


SAS‏ ب حفص و موم JA AH A NE Jae‏ ا حدِ بز WAJANE‏ قَرَوَدَمْسَلِمُ 
a‏ ادان کال Gie ANG NE AAA SAS‏ 


A 


WI EN SANANTA كيهو‎ MEN من التي صَلَ‎ MPN GABISA 


رشو ل اول laa‏ تايار سول الله Ka TENE YA‏ 


A 


KER ade jen SING AE Al AS AE‏ كَمَاصَلَيتَعَلَإِبْرَاهِمَ 


و عل آل BI‏ ميد مَجيدٌاللمجَارِكَ عَلَ مُحَمَّدِوَعَلَ AAS US SETAN‏ 
وَل SAN AS‏ مَجِيدٌ 


3119. Telah bercerita kepada kami Oais bin Hafsh dan Musa bin Isma'il keduanya berkata 
telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid bin Ziyad telah bercerita kepada kami Abu Farwah 
Muslim bin Salim Al Hamdaniy berkata telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin 'Isa dia 
mendengar 'Abdur Rahman bi Abi Laila berkata: Ka'ab bin 'Ujrah menemui aku lalu berkata: 
"Maukah kamu aku hadiahkan suatu hadiah yang aku mendengarnya dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam". Aku jawab: "Ya, hadiahkanlah aku". Lalu dia berkata: "Kami pernah 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, bagaimana 
caranya kami bershalawat kepada tuan-tuan kalangan Ahlul Bait sementara Allah telah 
mengajarkan kami bagaimana cara menyampaikan salam kepada kalian?". Maka Beliau 
bersabda: "Ucapkanlah: Allahumma shalli 'alaa Muhammadin wa 'alaa aali Muhammad 
kamaa shollaita 'alaa Ibrahiim wa 'alaa aali Ibrahim innaka hamiidun majid. Allahumma 
baarik 'alaa Muhammadin wa 'alaa aali Muhammadin kamaa baarakta 'alaa Ibrahiim wa 'alaa 
aali Ibrahim innaka hamiidun majiid" (Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan 
kepada keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahiim 
dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah 
berilah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah 


memberi barakah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkah 
Maha Terpuji dan Maha Mulia) ". 


Peng ر کن مر‎ tap HA aka HN Pera NU 
BELU NI jis sen nêrang ala pare صل‎ LAN UKS رضي‎ 
EN LIS tya AAS sb PM Ata و‎ JENG 3 


3120. Telah bercerita kepada kami 'Utsman bin Abi Staibah telah bercerita kepada kami Jarir 
dari Manshur dari Al Minhal dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa memohonkan perlindungan untuk Al Hasan 
dan Al Husein (dua cucu Beliau) dan berkata: "Sesungguhnya nenek moyang kamu pernah 
memohonkan perlindungan untuk Isma'il dan Ishag dengan kalimat ini: A'uudzu bi 
kalimaatillaahit taammati min kulli syaitaanih wa haammatin wa min kuli 'ainin laammah" 
("Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap setan dan segala 
makhlug berbisa dan begitupun dari setiap mata jahat yang mendatangkan petaka"). 


Bab: Firman Allah "Dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu-tamu Ibrahim..." 
Kej PE MSN SL وه قال ا‎ PASI KAN SAS 


کر سه 2 Cat RAR pa Mau sar‏ ار 
A Ja A‏ هرَيرَةَرَضِي الله عنه PAFA AKA‏ قال نحن 


م ك ماه NANG? TA < TAG‏ 1 
حى بِالشَكَمِنَإِبَرَاهِمَإِذْقَالَ (رَبَأرِني JET 33 Bas‏ ولم REVANTE‏ 


A 


A 227 


2 a24 4 7 w 1 4 totz 6 e 9 Kai AG 3 83 gw AN 
z .. 


2 
و‎ 
Pan e 


3121. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Shalih telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb 
berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin 'Abdur 
Rahman dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kami lebih patut untuk ragu dibanding Ibrahim ketika 
dia berkata, (Ya Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya Engkau menghidupkan 
makhlug yang sudah mati. Allah berfirman: "Apakah kamu tidak beriman (belum yakin)?" 
Ibrahim berkata: "Aku telah meyakininya akan tetapi untuk memantapkan hatiku"). Dan 
semoga Allah merahmati Nabi Luth 'Alaihissalam yang telah berlindung kepada keluarga 
yang kuat. Dan seandainya aku dipenjara dan mendekam didalamnya dalam masa tertentu 
sebagaimana Nabi Yusuf 'Alaihissalam mengalaminya tentu aku sudah bersegera memenuhi 
permintaan (orang yang akan membebaskan aku) ". (QS. Albagarah 260). 


Bab: Firman Allah "Dan ceritaanlah (hai Muhammad kepada mereka) kisah Ismail..." 


Ikan KEB ع رضي‎ BU pe kB يديا ي‎ SEA SAS ية بن سوي‎ PUKANG 


A 


4 


ANA EN GAN نَقَقَاَوَسُو‎ LA b Ela yah ERP 
W eni bon AB ia ANA EA کي‎ 


e 
A 


PEE ETO سول الله‎ WI NG ANU a ل‎ 
-£ NGGE 21 


3122. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Hatim dari 
Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu berkata: 'Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berjalan melewati beberapa orang dari suku Aslam yang sedang 
menunjukkan keahlian bermain panah, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Memanahlah wahai Bani Isma'il, karena nenek moyang kalian adalah ahli 
memanah. Memanahlah dan aku berlatih bersama Bani Fulan". Salamah berkata: "Lalu salah 
satu dari dua kelompok ada yang menahan tangan-tangan mereka (berhenti berlatih), maka 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bertanya: "Mengapa kalian tidak terus berlatih memanah?". 
Mereka menjawab: "Bagaimana kami harus berlatih sedangkan baginda berlatih bersama 
mereka?". Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Berlatihlah, karena aku bersama 
kalian semuanya". 


Bab: "Adakah kamu hadir ketika Ya'gub kedatangan (tanda-tanda) kematian.." 


LA 


3 HA ega ميد لوعن سجيد بن أب سويد‎ AN IE ATA aa BEAN AS 


A 


ENG Wali DAN Si Ta sari AAA NA P‏ را 
رَضِيَ الله MSN NGANA NIGANG eaga sk áho gin JNE‏ 
aA 0 za 7‏ 


AÍ AJA لابن‎ PAN PAR کر الئاس يو‎ aa 
353 الّجَاهِلِيّة خِيًا‎ 3G 5) PER دساو‎ Ta, SEL 532 


BA 7 


Las) الْإِسَلَام‎ 


3123. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Ibrahim dia mendengar Al Mu'tamir dari 
"Ubaidillah dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Magburiy dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: 
"Kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanyakan: "Wahai Rasulullah, siapakah 
manusia yang paling mulia?". Beliau menjawab: "Siapa yang paling tagwa di antara 
mereka?". Mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, bukan itu yang kami tanyakan". Beliau 
berkata: "Kalau begitu, Yusuf Nabi Allah, putra dari Nabi Allah putra Khalilullah (kekasih 
Allah, Ibrahim 'Alaihissalam) ". Mereka berkata lagi: "Bukan itu yang kami tanyakan". Beliau 
berkata: "Apakah yang kalian maksudkan tentang kalangan bangsa Arab?. Mereka berkata, 
"YA, benar". Beliau bersabda: "Orang yang terbaik di antara kalian pada masa Jahiliyyah 
adalah yang terbaik pula di masa Islam jika mereka memahami Islam". 


Bab: "Dan (ingatlah kisah) Luth ketika dia berkata kepada kaumnya 'Mengapa kamu 
mengerjakan perbuatan keji itu.."" 
IN Sa Ta d 


AT EN ALTA AG: TAHU pi‏ بو PIPA NE ANE‏ للەعنه 


aa ِإِلَ‎ JOSS 5) b AYAN ai SIG ala pané Mata DIA 


3124. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah mengampuni Nabi Luth 
'Alaihissalam meskipun dia telah berlindung kepada keluarga yang kuat". 


CN 


Bab: "Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth..." 


As وم‎ 4 0 32, - 
PA na 


NASI PISA‏ نَا ي AKA‏ للََرَضِيَاللعَنَهُ 
Per Sad ala sale Par án Jo NGING)‏ 


3125. Telah bercerita kepada kami Mahmud telah bercerita kepada kami Abu Ahmad telah 
bercerita kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq dari Al Aswad dari 'Abdullah radliallahu 'anhu 
berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memaca ayat fahal min muddakir" ("apakah ada 
yang mengambil pelajaran)" (AS. Algomar: 15). 


Bab: Firman Allah "Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shalih..." 


2 2 LANG 7 A 2 < ر ر‎ Wi رر‎ 57 N 
SN an Laka SEA SA MA a nana لال‎ 


AKA 


Kg مه‎ kene EN EEEN AS 53 gala AA Ls 


3126. Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy telah bercerita kepada kami Sufyan telah 
bercerita kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Abdullah bin Zam'ah berkata 
aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, lalu Beliau menyebutkan cerita 
tentang orang yang menyembelih unta. Sabda Beliau: "Tampil dengan segera seseorang yang 
mempunyai kemuliaan dan kekuatan di tengah kaumnya seperti Abu Zam'ah". 


kaa A o stipt Kan AE 
27 AGA A JAMANG فقاو‎ BAJA KN ie MANIA 2359 
SET AAN aan AE PAT Har KIRA Ss 


دعو > 


So R3 ia kaa ja ana, Ne ae PAN san Aa اشا و‎ 


3127. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Miskin abu Al Hasan telah bercerita 
kepada kami Yahya bin Hassan bin Hayyan Abu Zakariya' telah bercerita kepada kami 
Sulaiman dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ketika singgah di al-Hijr (suatu daerah pegunungan yang pernah 
dijadikan Kaum Tsamud bertempat tinggal dan dibinasakan) pada waktu perang Tabuk, 
Beliau memerintahkan agar pasukan tidak minum dari air sumurnya dan tidak mengambil 
airnya. Mereka berkata: "Kami telah membuat adonan roti dengan airnya dan telah 
mengambil airnya". Maka Beliau memerintahkan agar membuang adonan roti dan 
menumpahkan air-air tersebut". Dan diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad dan Abu Asy 
Syamus bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar memuntahkan 
makanan. Dan Abu Dzarr berkata dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yaitu agar 
menumpahkan adonan roti yang dibuat menggunakan air sumur itu". 


ai 3 


Buai GE NS MAN اه ڪين‎ Ss 


Z 4 - 
G y و دسا‎ 


s1 2 {|‏ ا A‏ ررر 5 - و ل TN PN SEN‏ هدر KAL‏ ا 
AN) RS‏ صل Us nia JARAN ga gas Gp NM GARA‏ 
ر اور x A naa‏ رات KG‏ عم o a e2‏ ت 0 

La Sa yi KN KANE AI ga SEA PSS 


- 2 و رر و‎ INI f و 2و‎ A در عر‎ BANA ET 
ذهَاالنَاقة ابع أسَامة عر تافع‎ SEN التي‎ ileal PELAN الإبِلَ الْعَجِينَوَأَمَرَ‎ 


3128. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah bercerita kepada kami Anas 
bin 'Iyadl dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu 
mengabarkan kepadanya bahwa ada serombongan orang (Sahabat) yang bepergian bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian singgah di al-Hijr, negeri Kaum Tsamud, lalu 
mereka mengambil air dari sumurnya dan membuat adonan roti, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memerintahkan mereka agar menumpahkan air yang di ambil dari sumurnya 
dan agar adonan roti dijadikan makanan buat unta dan memerintahkan mereka agar 
mengambil air dari sumur-sumur yang dilalui oleh unta". Hadits ini diikuti pula oleh Usamah 
dari Nafi'. 


4 G A 5 وده‎ 2 2 Ao وة‎ 3, 2258 1G 
“aa? عر أبيهرَ‎ ANE سَالج‎ MEN ME AE AN دا عبد‎ MEA BIS 
SP عن‎ yn بن‎ pa > = دري ژعن معمر عن‎ 


A 


MALU Ab INSAN LAU Fed SA kaa aé LAH KAA 


T- - < ار‎ 2 4 2 4 214 4 Ž و‎ 
JANGE sasa بر‎ EP AA aa Hm اا كي أن‎ SESI 


3129. Telah bercerita kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah dari 
Ma'mar dari Az Zuhriy berkata telah mengabarkan kepadaku Salim bin 'Abdullah dari 
bapaknya radliallahu 'anhum bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika berjalan 
melewati al-Hijr, Beliau berkata: "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang 
yang telah menzhalimi diri mereka sendiri kecuali jika kalian menangis, karena dikhawatirkan 
kalian terkena musibah sebagaimana mereka mendapatkannya". Kemudian Beliau menutup 
kepala dan wajah Beliau sedangkan Beliau berada di atas tunggangan. 


ور 3 


4 3 
KAG‏ ا ےک ےو کے اا RAPI‏ 47ج سد x‏ - 


A 


A Z8 A Pad 03 2... 3 - ر‎ 5 Pa an 
ئو اا كين‎ SENIN ARI لاتَدَخُلُوامَسَاكِنَالَذِينَظَلَمُوا‎ TS EM صل‎ SI رَس‎ NG 
0 PA A2 ,2 2 36 
AI be Jk Haa أن‎ 


3130. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Wahb telah bercerita kepada kami bapakku, aku mendengar Yunus dari Az Zuhriy dari Salim 
bahwa Ibnu Umar berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang telah menzhalimi diri mereka sendiri 
kecuali jika dengan menangis, karena dikhawatirkan terkena mushibah seperti yang 
menimpa mereka". 


Bab: Firman Allah "Sesungguhnya ada beberapa tanda kekuasaan Allah pada (kisah) 
Yusuf..." 


Kab PERAK PE Siaga 5 ak EN SA ر سو ل‎ SALA رضي‎ 
Wap AN EA JA AS SA SAN SA) سالك قال قا کر مالاس‎ 
ai NIA BRA LA Aa NS 


- 
ع و دسم 


Ll7 8 Tes ALA gs‏ 2722 3 م وم 2 Wai ka‏ و ور واا 
p 4 £ A .‏ ت w‏ ص w . ri . Pa‏ 
حَدَذْنِي محمد بسلا م خر تا عبد ةع ن pau‏ الله عَنْهعَنَ النبيّ 
g‏ 


Kyela 


3131. Telah bercerita kepadaku 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah dari 'Ubaidillah berkata, 
telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; "Kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanyakan; "Siapakah manusia yang paling 
mulia?". Beliau menjawab: "Mereka yang paling taqwa kepada Allah". Mereka berkata; 
"Bukan itu yang kami tanyakan". Beliau berkata: "Kalau begitu, manusia paling mulia adalah 
Yusuf Nabi Allah, putra dari Nabi Allah putra Khalilullah (kekasih Allah, Ibrahim 
'Alaihissalam)." Mereka berkata lagi; "Bukan itu yang kami tanyakan." Beliau berkata: 
"Apakah yang kalian maksudkan tentang kalangan bangsa Arab?. Manusia dari kalangan 
'Arab adalah yang terbaik di antara mereka pada masa Jahiliyyah adalah yang terbaik di 
masa Islam jika mereka memahami Islam". Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Salam 
telah mengabarkan kepada kami 'Abdah dari 'Ubaidullah dari Sa'id dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan redaksi hadits seperti ini. 


? ا ao‏ 5 5 دم 22 و جه BL‏ اکور 4 

din ENG Tar اهم قال‎ IN a سَعْدِ‎ ye أخبرناشعبَة‎ Aa) بن‎ 
4 A 4 f A 7 w 2 A - Z 7 2 7 4 7 76 يورو‎ 
جل أسيف‎ AI ENG IL يُصَلٍ‎ SUNG قال هامر‎ ka pa صل‎ ANISA رَضيَ‎ 


Pd 


- pat ور‎ MAL BNN NANGI oh LI 
مرو ابا‎ PEN BSN ABBAS SA á 


3132. Telah bercerita kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim berkata aku mendengar 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: 
"Perintahkanlah Abu Bakr agar memimpin shalat bersama orang-orang". "Aisyah radliallahu 
'anha berkata: "Abu Bakr adalah termasuk jenis orang yang sensitife (suka menangis ketika 
membaca al-Our'an) bila menggantikan posisi baginda untuk memimpin orang-orang shalat". 
Maka Beliau kembali memerintah 'Aisyah radliallahu 'anha dan begitu juga 'Aisyah 
radliallahu 'anha kembali mengemukakan alasannya. Syu'bah berkata; "Maka Beliau 
bersabda untuk kali ketiga atau keempat: "Kalian ini seperti isteri Yusuf (Zulaekha) saja. 
Perintahkanlah Abu Bakr agar memimpin shalat!". 


22 ر ا 227 و مو 3- 2 7ص 0 ٌو 0 ا‎ A ni 22 و ور‎ PA RAW 

Ba یحیی شرج ادي‎ oa AAS 
> مق وار اه 7 ر 2 ع‎ PAN pad basah 

SME IE Eh Jarak دوا أبابكر‎ AJ ka sada APN piba 


2 
WA MW 


AA P & A D. A Pd ا سم‎ 
حَيَاة‎ AA Lol Pa Kg مرو‎ ISA ISA JBS Ng 
وگ ر ي‎ PRA ی و‎ E اور و رر‎ 
حَسَينعَنَزَايِدَةرَ جل رَقِيقٌ‎ HAH Man 


3133. Telah bercerita kepada kami ar-Rabi' bin Yaha Al Bashriy telah bercerita kepada kami 
Za'idah dari 'Abdul Malik bin "umair dari Abu Burdah bin Abi Musa dari bapaknya berkata; 
"Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menderita sakit, Beliau berkata; "Perintahkanlah 
Abu Bakr agar memimpin shalat bersama orang-orang". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; 
""Abu Bakr adalah termasuk jenis orang yang begini". Maka Beliau perintahkan seperti tadi 
dan begitu pula 'Aisyah radliallahu 'anha menjawab seperti jawaban sebelumnya. Lalu Beliau 
kembali bersabda: "Perintahkanlah Abu Bakr, kalian ini seperti istri Yusuf saja (Zulaekha) " 
Maka Abu Bakr (pernah) menjadi imam shalat pada masa hidup Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan Husain berkata dari Za'idah: "Abu Bakr adalah seorang yang lembut hatinya". 


ZA 


NGE AE Auh pi KS‏ بو EN‏ عن أي هْرَيْرَكَرَضِيَاللمُعَنَهكَالَكَالَ 


SA 


Karir San ليه‎ AA ME NAN عليه‎ E 
naka AMAN gah طْأَتَكَ عَلَ م‎ 33 BER ena الْمُسَتَضْعَفِينَمِنَالْمُوْ‎ RU A) الو‎ 
يني يُوسْفَ‎ 


3134. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanjatkan doa: "ALLOOHUMMA ANJI 
'AYYASY BIN RABI'AH, ALLOOHUMMA ANJI SALAMATA BIN HISYAM, ALLOOHUMMA ANJI 
ALWALIDA BIN ALWALID, ALLOOHUMMA ANJILMUSTADH'AFIINA MINAL MUKMINIINA, 


ALLOOHUMMA USYDUD WARTH'ATAKA 'ALAL MUDHARR, ALLOOHUMMAJ'ALHAA SINIINA 
KASINII YUUSUFA "Ya Allah, selamatkanlah 'Ayyasy bin Abu Robi'ah. Ya Allah, selamatkanlah 
Salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah Al Walid bin Al Walid. Ya Allah, selamatkanlah 
golongan yang lemah dari kaum mu'minin. Ya Allah, timpakanlah kerasnya siksa-Mu kepada 
Mudlar dan jadikanlah siksa-Mu untuk mereka berupa paceklik seperti paceklik yang terjadi 
pada zaman Nabi Yusuf AS". 


Je ANG NA si WA 2 DAN Li mr wa يوم‎ AN 


“ 


Alila PENA وَلَوْلَِنْتف‎ na alatas KAU PAS سدم ير‎ gala 


WA ra 


2 


ra o jí 


3135. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asma', dia adalah anak dari 
saudaranya Juwairiyah telah bercerita kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Malik dari Az 
Zuhriy bahwa Sa'id bin Al Musayyab dan Abu 'Ubaid keduanya mengabarkan dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu yang berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Semoga Allah merahmati Nabi Luth 'Alaihissalam yang telah berlindung kepada keluarga 
yang kuat. Dan seandainya aku dipenjara dan mendekam didalamnya dalam masa tertentu 
sebagaimana Nabi Yusuf 'Alaihissalam mengalaminya lalu datang orang yang menyeru tentu 
aku sudah bersegera memenuhi permintaan (orang yang menyeruku itu) ". 


3 LA “1 2 pa 4> > و لم‎ < 4 A ga 
SG aki 5 مسر وق‌قال د‎ a خبرناا‎ Ta eng 2 ا‎ 


& و | الل 2 مر ور و و‎ 2 UK ا‎ 5 NGALA Wr £ 
SAN ANIES AN ea a Ga) 

4. 7 Lon Wan 2. PES EA 1 04 
AI FA NA SA لارو هې کول قعل‎ 


2 


EN ab rig pura AIA PA PEIN CEEA 
ERAEN MEERE E 


LL 9 2 ر‎ 23x 


VE dag BASE ¿ás LAN EME Hn aa Ja SN 


SEN مَاكصفو اصرف‎ EA an ب و‎ JAS عرو ن لمڪم‎ 
Nasa NAN asa اققات‎ AG PIK a 


3136. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu Fudlail telah bercerita kepada kami Hushain dari Syagig dari Masrug berkata: "Aku 
bertanya kepada Ummu Ruman, dia adalah ibu 'Aisyah radliallahu 'anha tentang apa yang 
diperbincangkan orang tentang diri 'Aisyah radliallahu 'anha (ketika terjadi fitnah 
terhadapnya). Ummu Ruman berkata: "Ketika aku bersama 'Aisyah radliallahu 'anha sedang 
duduk-duduk, tiba-tiba datang kepada kami seorang wanita dari kalangan Anshar sambil 
berkata: "Semoga Allah bertindak atas si fulan". Ummu Ruman berkata: Aku bertanya: 


"Memangnya ada apa?". Wanita itu berkata: "Orang itu telah terlibat menyebut-nyebut 
peristiwa (fitnah) ". Lalu 'Aisyah radliallahu 'anha bertanya: "Peristiwa apa?". Maka wanita 
itu menceritakan peristiwa yang terjadi kepadanya. Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha 
bertanya lagi: "Apakah Abu Bakr dan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah 
mendengarnya?". Wanita itu berkata: "Ya". Seketika itu pula "Aisyah radliallahu 'anha jatuh 
pingsan dan tidak sadarkan diri melainkan setelah sakit demam panasnya mereda. Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang seraya berkata: "Sakit apa yang dideritanya?". Aku 
katakan, "Sakit demam panas karena peristiwa fitnah (maksudnya isu dusta bahwa ia 
dikabarkan selingkuh degan Shafwan). Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha duduk lalu 
berkata: "Demi Allah, seandainya aku bersumpah pasti kalian tidak akan percaya kepadaku 
dan seandainya aku mengajukan alasan kalian pun tidak akan menerimanya. Maka bagiku 
peristiwa antara aku dan kalian ini bagaikan peristiwa Nabi Ya'gub 'Alaihissalam bersama 
anak-anaknya, (yang berkata): "Dan Allah sajalah tempat memohon pertolongan atas apa 
yang kalian ceritakan". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi meninggalkannya 
lalu Allah menurunkan firman-Nya. Kemudian Beliau mengabarkan kepada 'Aisyah 
radliallahu 'anha. 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Dengan segala puji bagi Allah dan tidak 
ada pujian bagi seorangpun". 


Kan EA عرو‎ LS اتاپ الاخ‎ £ Já ÊNGG S}; Pe 
P AWAN SAE da saé Na EA رَضِيَ‎ 
sala A S pa SEN PELAN, AN KA GEN كُذِبُوا)‎ ( IS قد‎ 

e (كُذِبُو‎ NGGE NAN ANAK AE, 
Dana s2 Pada لايا‎ a sap 
جاعم‎ SS RAN رلك‎ sa; منْكَو‎ AS SARAN) SAN Aan 

ISA ASN) A من‎ ia) Eng al PARA (ASN Age AJA 


PGA LAN 


LAN NN 


3137. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab berkata telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bahwa dia pernah 
bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anha, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Bagaimana 
pendapat kamu tentang firman Allah dalam OS Yusuf ayat 110 yang artinya ("Sehingga 
apabila para Rasul itu tidak mempunyai harapan lagi -tentang keimanan kaum mereka- dan 
mereka berprasangka bahwa mereka telah dituduh berdusta -kudzdzibuu, huruf dzal 
bertasydid) atau (didustakan, kudzibuu, dzal tidak bertasydid). 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Bahkan yang benar adalah para rasul benar-benar telah didustakan oleh kaum 
mereka". Aku katakan: "Demi Allah, sungguh mereka telah yakin bahwa kaum mereka 
menuduh mereka berdusta, lalu apa maksud berprasangka dalam ayat itu?". 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata; "Wahai 'Urwah, sungguh para Rasul telah yakin mereka akan 
didustakan". Aku katakan: "Semoga saja begitu. Atau mereka hanya berprasangka bahwa 
mereka telah didustakan?". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Allah Maha Melindungi. 


Sungguh para Rasul tidak berprasangka kepada Rabb mereka. Ayat ini, katanya: "Adalah 
berkaitan dengan pengikut mereka yang ditimpa ujian dalam masa yang cukup lama, sedang 
pertolongan belum juga datang, sehingga ketika diantara mereka berputus asa terhadap 
orang yang mendustakan mereka dan jangan-jangan pengikutnya malah akan mendustakan 
kenabiannya, barulah datang pertolongan Allah". Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata: " Kata 
istay'asuu mengikuti pola kaliamat istaf'aluu yang berasal dari kata yaistu. Dalam Surah 
Yusuf laa tai'asuu mir rauhillah (janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah) maksudnya 
adalah agar selalu mengedepankan raja' (harapan) ". 


-22% 


ÉNE رضي‎ AE EA نِڪ‎ NE NGGE PEMANAS KEREN 
BA a NA MA Hi a فلا‎ 
SANA اهم‎ Al إِسَحَاقَ بن‎ 


3138. Telah mengabarkan kepadaku 'Abdah telah bercerita kepada kami 'Abdush Shamad 
dari 'Abdur Rahman dari bapaknya dari Ibnu 'Umar radliallahu "anhuma dari Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang mulia putra dari orang yang mulia putra dari orang 
yang mulia putra dari orang yang mulia adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim ASm". 


JEANS EN ga NGENGKEL EN, a 


54 2 IM 


Me Ae Nara NE da le صل‎ AN AE َي‎ 
(EN اهي عَليم م‎ Ahlan PE Pee Papa الكر. رع‎ 


3139. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 
'Abdush Shamad telah bercerita kepada kami 'Abdur Rahman bin 'Abdullah dari bapaknya 
dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bahwa Beliau 
bersabda: "Orang yang mulia putra dari orang yang mulia putra dari orang yang mulia putra 
dari orang yang mulia adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim 'Alaihissalam". 


Bab: Firman Allah "Dan (ingatlah kisah) Ayyub ketika dia menyeru tuhannya..." 


Pena a KN Jaka Ke BAN SA i حَدَكْنِي‎ 
Minas Aa ale NGGE la Ten وسل قال بی ا‎ saa Aa ZA2 RAN 
4 p د‎ 8L Z 3. و‎ 


Sy KARAAT aras ألم أ‎ saka Ga; mw 


3140. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad Al Ju'fiy telah bercerita kepada 
kami 'Abdur Razzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika Nabi Ayub 
'Alaihissalam sedang mandi dalam keadaan telanjang tiba-tiba jatuh kaki belalang yang 
terbuat dari emas lalu Ayyub mengambil dengan tangannya dan memasukkannya ke dalam 


pakaiannya. Kemudian Rabbnya memanggilnya: "Wahai Ayyub, bukankah aku telah 
mencukupkan kamu dengan apa yang baru saja kamu lihat?". Ayub menjawab: "Benar, 
wahai Rabb. Namun aku tidak akan pernah merasa cukup dari barakah-Mu". 


Bab: Firman Allah "Ceritakanlah (Hai Muhammad kepada mereka) kisah Musa di 
dalam al Kitab (Al-Our'an) ini..." 


r 


ENG La agé Jake SS LANGSING Sit 

Jas AL Mera ل‎ ALAS AAN GN gp Sané 
K5 IE 6 SAS, ed Li تر‎ AN sÉ Pis 3 
KM صاحب‎ MEN Pal 5 PENA $ Áa الامو ا سو‎ 
Ne PALA الى‎ 


3141. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits 
berkata telah bercerita kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab aku mendengar 'Urwah berkata, 
'Aisyah radliallahu "anhu berkata: "Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam kembali kepada 
Khadijah dalam keadaan jiwa yang berguncang. Maka Khadijah membawa Beliau menemui 
Waragah bin Naufal, seorang yang beragama Nashrani dan membaca Kitab Injil dalam 
bahasa 'Arab. Kemudian Waragah berkata: "Apa yang kamu lihat?" Lalu Beliau 
menceritakannya. Waragah berkata: "Ini adalah an-Namus, yang telah Allah turunkan 
kepada Musa 'Alaihissalam. Dan seandainya aku hidup hingga masa kamu, aku pasti akan 
menolongmu dengan pertolongan yang gigih". Dan istilah Namus adalah penyimpan rahasia 
yang mengungkapkan apa yang disembunyikannya dari orang lain. (Maksudnya adalah 
malaikat Jibril 'Alaihissalam). 


Bab: Firman Allah "Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ketika ia melihat 


NANG GANG‏ ال Senari‏ َمَالِكِ بن صَعَصَعَةأَنَرَسُولَ الله 


0 رون‎ WELAS Le PAR HA laga: 3 LZS AI 


Ba م‎ 


SES SANAM AN sel قَالَمَرَحَبا اا‎ 55 adi 2 AYAT Nih 


A 


G 5 0 
ا و ر کر‎ 2 a RWA A مض‎ 
Para a ata 
Pa Z 


3142. Telah bercerita kepada kami Hudbah bin Khalid telah bercerita kepada kami Hammam 
telah bercerita kepada kami Oatadah dari Anas bin Malik dari Malik bin Sha'sha'ah bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bercerita kepada mereka tentang malam saat Beliau 
disra'kan hingga ketika sampai pada langit kelima, disana ada Nabi Harun 'Alaihissalam. Jibril 
berkata: "Ini adalah Nabi Harun 'Alaihissalam, berilah salam kepadanya". Maka aku memberi 
salam kepadanya lalu dia membalas salamku dengan mengucapkan, Selamat datang saudara 


yang shalih dan Nabi yang shalih". Hadits ini diikuti pula oleh Tsabit dan 'Abbad bin Abi 'Ali 
dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Firman Allah "Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?" 


LA 


LN Pan EP NE a SARA SEN gaga AN ga ya 2: اهن‎ Aas 


- کر‎ - Wah 22 LA Psm GA 2 256 PA 2 ae. 
مُوسى و إن‎ ng صلی الله يه‎ ANI ad GJL BELA 233 عَنَأي هر‎ 


EL و د‎ sei -í 21 کرد‎ 
AE tata وجل رز‎ PB Hae li T جل من رجَالث‎ jan 
PAN NGANG AGA 0 ال‎ ea LA a 

Pang SI AK AKAN كدت‎ 253 z1% ERGE PE ÁL فقا ا‎ SA 
NIS POSE LAN SIS aa LSN D ga NG La 

A 
BEN 35 


3143. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Sa'id bin Al 
Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: "Ketika malam aku diisra'kan, aku melihat Musa 'alaihis salam, ternyata 
dia adalah seorang laki-laki yang berambut lurus dan seakan dia seorang laki-laki yang gagah 
berasal dari kalangan Syanu'ah (Yaman). Aku juga melihat 'Isa 'alaihis salam yang ternyata 
dia adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang, berkulit merah seakan ia keluar dari 
ruang bawah tanah (kamar mandi) sedangkan aku adalah anak keturunan Ibrahim shallallahu 
'alaihi wasallam yang paling mirip dengannya. Kemudian aku disuguhi dua buah gelas, 
satunya berisi susu dan satunya lagi berisi khamer (arak, minuman keras) lalu dia berkata: 
"Minumlah mana yang kamu suka". Maka aku mengambil gelas berisi susu dan 
meminumnya". Tiba-tiba ada suara: "Kamu telah mengambil sesuai fithrah. Seandainya yang 
kamu ambil adalah khamar, niscaya kaummu tersesat." 


a NGAJI Cas BS: SIA SA Sta KANG محمد شار‎ se 
SENI las A Aa 


ae” d 


TT صَنَّ ا‎ LAN گر‎ sa IKA Fi 


ra 


JA HS ÉN Na عو د گر‎ ri an an 


3144. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata aku mendengar Abu Al 
'Aliyah telah bercerita kepada kami anak paman Nabi kalian, yaitu Ibnu 'Abbas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sepatutnya seorang hamba berkata aku lebih 
baik dari Yunus bin Matta" ----- beliau menyebutnya dengan menisbatkannya kepada 
ayahnya----". Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga menyebutkan pada malam Beliau 
diisra'kan, kata Beliau; "Musa adalah seorang laki-laki yang berkulit sawo matang seakan dia 
laki-laki gagah berasal dari Syanu'ah (Yaman) dan Beliau juga berkata bahwa 'Isa adalah 


seorang yang berambut keriting, berdada bidang. Beliau juga menyebut malaikat Malik 
penjaga neraka dan juga menyebut ad-Dajjal". 


PE EH Kena AE gak NG AI AAS ANE NE AA 35- 
PERASAAN GA ka ALA صل‎ NE عَيّاِرَضِي‎ 
و اغى آل فر عَودَفَصام مو سى شر الله‎ ga افيه مو‎ SA 35 هو‎ sekak AA NGANG عاو‎ 


LA 
- 


AN ja bab ala a sand VII‏ بصيَامِه 


3145. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
telah bercerita kepada kami Ayyub as-Sakhtiyaniy dari Ibnu Sa'id bin Jubair dari bapaknya 
dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika tiba di 
Madinah, Beliau mendapatkan mereka (orang Yahudi) malaksanakan shaum hari 'Asyura (10 
Muharam) dan mereka berkata: "Ini adalah hari raya, yaitu hari ketika Allah menyelamatkan 
Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Lalu Nabi Musa 'Alaihissalam mempuasainya sebagai 
wujud syukur kepada Allah". Maka Beliau bersabda: "Akulah yang lebih utama (dekat) 
terhadap Musa dibanding mereka". Maka Beliau berpuasa pada hari itu dan memerintahkan 
ummat Beliau untuk mempuasainya. 


Bab: Firman Allah "Dan telah kami janjikan kepada Musa (memberikan Taurat) 
sesudah berlalu tiga puluh malam..." 


EA kans Sn aa E A محمد‎ SAS 
0 2 PA Z - 


Ta ANU 3 32935 Spa: 556 ika SNI aa sa EA Jaga 


LA 
55 


PAN ANG NG AN A Sako 


Pd 


3146. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari 'Amru binYahya dari bapaknya dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Manusia semua akan mati pada hari giyamat lalu aku menjadi 
orang yang pertama yang sadar (dihidupkan lagi), ternyata di hadapanku ada Nabi Musa 
'Alaihissalam yang sedang berpegangan salah satu tiang dari tiang 'Arsy. Aku tidak tahu 
apakah dia lebih dahulu sadar (dihidupkan) sebelum aku, atau dia termasuk orang yang 
dikecualikan dari kematian saat kegoncangan hari giyamat"'. 


GE Ang bi AIA Peran NA ME AI SA محمد‎ BAE bat 
Spin Yi PAN 33 sda AN pri ja LAN EA 


Pu 


رَوَجَهَاالدَهُرَ 


3147. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad Al Ju'fiy telah bercerita kepada 
kami 'Abdur Razzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya 


bukan karena perbuatan Bani Isra'il maka daging tidak akan membusuk, dan seandainya 
bukan karena Hawa' (istri Nabi Adam 'Alaihissalam) tentu wanita tidak akan mengkhianati 
suaminya selama-lamanya". 


Bab: Cerita Musa dengan Khidlir 


A وى‎ 


TM NE SERA بن‎ PAR SAMA KASAN نڪا تاهو‎ 


Sada 55 بک‎ ils sas Aa IK SENENGA AI 
A 


Wi AG Sui en ua Sa sakit KHE 
36 الود‎ KILAS DE E MESRA 
METE فما من كني شر اپیل اء‎ AN AA LA GAN ES 


z 


ISA JAN سی‎ AT مو سی بل عدا ضر‎ SB SENG AE AS ats Ja 


IS NG AI e na De ك قار‎ PASS 3 TS AN 
PENA Ran P SAE PAI EA 
ANAK ea AA آكَارهِمَاقَصَصًا)‎ TA Gp ES مو سی َلك ما‎ NG 


3148. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Ya'gub bin Ibrahim berkata telah bercerita kepadaku bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab 
bahwa 'Ubaidullah bin "Abdullah mengabarkan kepadanya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma bahwa dia (Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma) dan Al Hurru bin Oais Al Fazariy 
beselisih pendapat tentang teman Nabi Musa 'Alaihissalam. Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata: "Dia adalah Khadlir". Di tengah perselisihan itu, Ubbay bin Ka'ab lewat di hadapan 
keduanya maka Ibnu 'Abbas memanggilnya seraya berkata: "Aku sedang berbeda pendapat 
dengan temanku ini tentang teman Nabi Musa 'Alaihissalam yang beliau menanyakan jalan 
agar bisa bertemu dengannya. Apakah anda pernah mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menceritakan hal ini?". Ubay berkata; "Ya. Aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Ketika Musa 'Alaihissalam berada di tengah-tengah pembesar 
Bani Isra'il tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang lalu berkata; "Apakah kamu 
mengetahui ada orang yang lebih pandai darimu?." Nabi Musa menjawab, "Tidak". 
Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa 'Alaihissalam: "Bahkan ada, yaitu Hamba 
Kami yang bernama Khadlir." Lalu Musa menanyakan jalan untuk dapat bertemu dengannya. 
Maka dijadikanlah ikan sebagai tanda dan dikatakan kepadanya: "Jika kamu kehilangan ikan 
itu, kembalilah karena dengan begitu kamu bertemu dengannya". Maka Musa menyusuri 
jejak ikan itu dari tepi laut. Kemudian muridnya berkata kepada Musa: "Tahukah kamu 
tatkala kita berlkindung di balik batu itu, sebenarnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu 
dan tidak ada yang melupakan aku untuk menceritakannya melainkan setan". Maka Musa 
'Alaihissalam berkata: "Itulah tempat yang kita cari". Lalu keduanya kembali mengikuti jejak 


mereka semula". Akhirnya Musa bertemu dengan Khadlir. Itulah kejadian yang dialami 
keduanya sebagaimana Allah Ta'ala menceritakannya dalam Kitab-Nya." 


Arg 


LING ii IG Jean AE SEELS A E. SHALA حَد‎ 


IT 2 - - s1 م و‎ A A و‎ ger 2 
إِسَرَابِيل إِنْمَاهِوَ‎ eoa Da ل‎ an 
A 24 34 7 سار رو‎ A 2 اسه‎ g 4 
AE ga al AA galah AN aa LENSA كَدَبَعَدُوٌ‎ NGET مُومَى‎ 


l ا و و‎ A Lg. Pa 


ISIAN LG ALAN Bawa Aa فم‎ Uh 
Nan IS IELTS ومنل ب و‎ E gini FI َيب مَجَمع‎ 
الخو ت فهو و رُيّمَاكَالَكَهُوَكَمَّهوَأَحَذَّحُونَافَجَمََهْفٍ‎ Ni IBAN ES PE 
HASAN LANANG Sea Pa ANG 5 a 
Sg NA NG ga PAI Si SEA وَاصَطْرَبَ‎ 
إا‎ e SSK LN si SIS Jia SANA 5 


SEN Ga ya وَلَمْ يَحِدَّهُ‎ (SN Áá kaya AN ANGAS A AS 


Njawi SA A AAN SELERA A ES جاو‎ 
NG) ga AN JUAN باو‎ gan Ai MASA an 
A KA Jan aan a 


A 
WA A - ر‎ > 


Jus AH قَالَّمُو‎ AN SAR بار‎ A ba Ba PA D 


Ta A a A (مِمَاعْلَمَتَرْشَدًَا)‎ SARI 


Ga TAG 


Ke BY AN JA JEANS SI ole ipa ke ES gank 
کوت‎ JA Aa A EA IBAN drag ben كنف تقر عل اله‎ WA 


NEK NS ÚJ Akh S3 اكور وه‎ ah arah ana, 


عُصَفُور EP‏ حرف a NA NGA AS II peng KN‏ يَامُو سَى مَاتَقَصَ 


- 
5 2 م‎ 2 
wi peg e 


NA SEP Alan Jean) sawan NA z a JAYA pena Make 5 ake 


9 2 
م و ا‎ e EA A 7 


J U ES ep مَاصَتَعَتَ‎ ga PAI SANA ASN سى‎ Pa aka NE َو‎ 


3 ا ا 2۶ TAU‏ 


ASEAN NAN io TU, GS AS سَفِيتَتِ‎ SIKA 


Upi مِنْمُومَى‎ d ONE NG aing Ala saia AN ig PNJ A2 


AN 


a A كاو‎ iaa بر‎ a oa TATI AA مرو‎ FA ae SG 
Li i ms mass NGGEN سی‎ AN JB طف‎ BE aL i 


- 


e ا‎ Sepi SI NIA SSS 
Kalis fuh piii ga SA je Pn 


s 


E. 


AK ا‎ KA Á S مالاو ما‎ SE Ola 


Z 8 z 


GEPI AEE 25 ANNA E siali GAN R JEANS سُفْيَانَيَذَ‎ 


KEN‏ سر مدو و 
KENA Bs Hen sala san NG‏ فيا ْقالَ لبي صل 
PS ia ade‏ سىلۇ Naa sa isa a AENG‏ 


- 27 Kg TAS - .. Ga ودر‎ 
AKA E a PS NIS نَكَافِرَاوَ‎ e 
aa NGGE sake asa ا‎ Jadah GA ANG kah jasa 


Penyu kahi 5 : 25 EYE ينأو‎ Panin AS AÉ AE 33 Sali 


3149. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
telah bercerita kepada kami 'Amru bin Dinar berkata, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin 
Jubair berkata; aku mengatakan kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma; "Nauf Al Bakaly 
menganggap bahwa Musa teman Khadlir bukanlah Musa Bani Israa'il, tapi Musa yang lain. 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata: "Musuh Allah itu berdusta, sungguh telah bercerita 
kepada kami Ubay bin Ka'ab dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Bahwa Musa tengah 
berdiri di hadapan Bani Isra'il memberikan khuthbah lalu dia ditanya: "Siapakah orang yang 
paling 'alim". Beliau 'Alaihissalam menjawab: "Aku". Seketika itu pula Allah Ta'ala 
mencelanya karena dia tidak diberi pengetahuan tentang itu. Lalu Allah Ta'ala memahyukan 
kepadanya: "Ada seorang hamba diantara hamba-hamba-Ku yang tinggal di pertemuan 
antara dua lautan yang dia lebih 'alim (pandai) darimu". Lalu Musa berkata: "Wahai Rabb, 
siapa yang bisa kujadikan teman untuk bertemu? ' Sufyan meriwayatkan dengan kalimat 
yang lain: "Wahai Rabb, bagaimana caraku (agar bisa bertemu)?. Allah berfirman: "Ambillah 
seekor ikan dan tempatkan dalam suatu keranjang dan kapan saja kamu kehilangan ikan 
tersebut itulah tanda petunjuknya". Sufyan juga meriwayatkan dengan kalimat lain; "Itulah 
tempat orang itu". Maka Musa ambil ikan dan diaruhnya dalam keranjang, lalu berangkat 
bersama muridnya bernama Yusya' bin Nun hingga ketika tiba pada batu besar, keduanya 
membaringkan kepalanya di batu itu hingga Musa tertidur. Kemudian ikan itu keluar dari 
keranjang diam-diam lalu melompat dan mengambil jalannya di laut (OS al-Kahfi ayat 61). 


Allah pun menahan aliran air yang dilewati ikan tersebut sehingga terbentuk seperti atap 
suatu bangunan atau membentuk suatu tanda. Maka Musa berkata: "Itulah tandanya yang 
bentuknya seperti atap". Maka keduanya melanjutkan sisa malam dan hari perjalannannya. 
Hingga pada siang harinya, Musa berkata kepada muridnya: "Bawalah kemari makanan kita, 
sungguh kita sudah sangat lelah dalam perjalanan ini'. ((QS al-Kahfi ayat 62). Tidaklah Musa 
merasakan kelelahan kecuali setelah sampai pada tempat yang dituju sebagaimana 
diperintahkan Allah Ta'ala. Maka muridnya berkata kepadanya: "Tahukah kamu ketika kita 
mencari tempat berlindung di batu tadi?, sesungguhnya aku lupa menceritakan ikan itu. Dan 
tidaklah yang melupakan aku ini kecuali syetan"). Berkata Musa: ("Itulah tempat yang kita 
cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula". (QS al-Kahfi ayat 63). Saat itu, 
ikan tersebut mengambil jalannya sendiri di laut dan bagi keduanya ini suatu hal yang aneh. 
Musa berkata: "Itulah tempat yang kita cari". Lalu keduanya kembali dan mengikuti jejak 
mereka semula". (QS al-Kahfi ayat 64). Keduanya berbalik lalu menyusuri jejak sebelumnya 
hingga sampai kembali di batu dan ternyata di sana sudah ada seorang dengan pakaiannya 
yang lebar lalu Musa memberi salam. Orang tua itu membalas salamnya Musa lau berkata: 
"Bagaimana cara salam di tempatmu? Musa menjawab: "Aku adalah Musa". Orang tua itu 
balik bertanya: "Musa Bani Isra'il?". Jawab Musa: Ya, benar". Kata Musa selanjutnya: "Aku 
datang menemuimu agar kamu mengajariku "ilmu yang benar dari ilmu-ilmu yang benar 
yang telah diajarkan kepadamu". (OS al-Kahfi ayat 66). Orang tua itu berkata: "Wahai Musa, 
aku punya ilmu dari ilmu Allah yang telah Allah ajarkan kepadaku yang kamu tidak 
mengetahuinya dan begitu juga kamu punya ilmu dari ilmu Allah yang telah Allah ajarkan 
kepadamu yang aku tidak mengetahuinya". Musa berkata: "Bolehkah aku mengikutimu? '. 
Dia menjawab: "Kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu 
dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal 
itu". Seterusnya hingga firman Allah "... kesalahan yang besar". (OS al-Kahfi ayat 67 - 71). 
Kemudian keduanya berjalan kaki di tepi pantai hingga tiba-tiba ada perahu yang lewat, lalu 
mereka meminta untuk menumpangkan mereka, rupanya mereka kenal Khadlir Lalu mereka 
(pemilik perahu) membawanya tanpa meminta upah. Ketika keduanya berlayar dengan 
perahu tersebut, datang seekor burung kecil dan hinggap di sisi perahu lalu mematuk-matuk 
di air laut untuk minum satu atau dua kali patukan. Maka Khadlir berkata kepadanya: "Wahai 
Musa, ilmuku dan ilmumu bila dibandingkan dengan ilmu Allah tidaklah seberapa kecuali 
seperti (air yang bisa terambil) dari patukan burung ini dengan paruhnya terhadap air lautan. 
Tiba-tiba Khadlir mengambil kapak lalu merusak papan perahu. Keheranan Musa belum 
hilang, hingga papan perahu itu sudah dicabutnya.. Musa berkata kepadanya: "Apa yang 
kamu lakukan?". Orang-orang ini telah menumpangkan kita ke dalam perahunya tanpa upah 
lalu kamu malah melubangi perahu mereka "Sehingga kamu menenggelamkan 
penumpangnya. Sungguh kamu telah berbuat kesalahan yang besar". Khadlir berkata: 
"Bukankah aku telah katakana; Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama 
dengan aku". Musa berkata: "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan 
janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku" (OS al-Kahfi 
ayat 71 - 73). Pertanyaan yang pertama ini karena Musa terlupa. Setelah keduanya 
meninggalkan laut, mereka melewati seorang anak kecil yang sedang bermain dengan dua 
temannya. Lalu Khadlir memegang kepala anak itu dan mematahkannya dengan tangannya. 
Sufyan, perawi memberi isyarat dengan jarinya seolah dia memelintir sesuatu. Maka Musa 
bertanya kepadanya: "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia telah 
membunuh orang lain?. Sungguh kamu telah melakukan suatu kemungkaran. Khadlir 
berkata: "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan 
dapat sabar bersamaku?" Musa berkata: "Jika aku bertanya lagi tentang sesuatu kepadamu 


setelah ini maka silakan kamu tidak memperbolehkan aku untuk menyertaimu. Sungguh 
kamu telah cukup memberikan udzur kepadaku". (QS al-Kahfi ayat 74). Lalu keduanya 
berjalan. Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta 
dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. 
Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu". (Perawi. 
'Ali bin 'Abdullah) berkata: Tembok itu miring. Sufyan memberi isyarat dengan tangannya 
seakan dia mengusap sesuatu ke atas dan aku tidak mendengar Sufyan menyebutkan miring 
kecuali sekali saja. Musa berkata, "Mereka adalah suatu kaum yang kita sudah mendatangi 
mereka namun tidak mereka memberi makan kita dan tidak juga menjamu kita, lalu 
mengapa kamu sengaja memperbaiki tembok mereka?."Jikalau kamu mau, minta saja upah 
untuk itu". Khadlir menjawab: "Inilah saat perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan 
memberitahukan kepadamu tujuan dari perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat 
sabar terhadapnya". (OS al-Kahfi ayat 77 - 78). Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Kita sangat berharap seandainya Musa bisa lebih sabar lagi sehingga Allah akan 
mengisahkan lebih banyak cerita tentang keduanya". Sufyan berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam: "Semoga Allah merahmati Musa. Seandainya dia bersabar tentu akan diceritakan 
lebih banyak lagi tentang kisah keduanya". Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma membaca 
(menjelaskan) ayat ini dengan: "Di hadapan mereka ada raja yang akan merampas setiap 
perahu yang baik secara curang. Sedangkan anak kecil yang dibunuh tadi adalah anak yang 
kafir sedang kedua orang tuanya adalah orang beriman". Sufyan berkata kepadaku, "Aku 
mendengar darinya dua kali dan aku menghafalnya". Ditanyakan kepada Sufyan: "Apakah 
kamu menghafalnya sebelum kamu mendengar dari 'Amru atau kamu menghafalkannya dari 
orang lain?. Sufyan berkata, "Dari siapa lagi aku menghafalnya? Seseorang meriwayatkannya 
dari 'Amru dan aku mendengarnya darinya dua kali atau tiga kali lalu aku menghafalnya". 


Bk a kaa? E FEAA gé Sei اا‎ 


“ 


162583 3 pê ALA الْحَضر‎ EN NG sat مت‎ ya Sg 


3150. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sa'id Al Ashbahaniy telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Asal usul dinamakan al- 
Khadlir, karena ia biasa duduk di atas pakaian terbuat dari bulu binatang yang berwarna 
putih. Dan apabila pakaian itu bergerak-gerak (bulunya melambai-lambai) akan tampak dari 
baliknya warna kehijauan (Khadlra') ". 


AR AN a jaka hi PES KE ESA pa حَدَدْنِي إِسَحَاو‎ 


d 


Alan 3 A A AEN سراپ‎ a LM SAN رشو‎ NG) KS 
SANG NG pati jd A 25 SA JIN NA 


3151. Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Nashr telah bercerita kepada kami 'Abdur Razzaq 
dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dikatakan kepada Bani 


Isra'il, ("masuklah kalian ke dalam pintu gerbang sambil bersujud dan katakanlah: 
bebaskanlah kami dari dosa"), (QS al-Baqarah ayat 58). Namun mereka menukarnya dan 
masuk sambil merayap di atas pantat mereka sambil berkata: "buah gandum" 


ري يروم ور 


P Gan Pa YAA BENG Ban Sa saal BE pe 


Ta 


SBN aka z MIS مُوسى‎ PN Jala A اللَمُعَنْهُكَالَكَالَرَ‎ ii 
cêla AN krn NA A Jual سَتِحَيَاءمِنَهُقَادَامْمَنَ آذاهُمِنَ بني اسر‎ Peak 


4 


A Ita AB atasi SIDA Gilas‏ كلهاو حَدَمْفَوَضَعَ 


Saya ag NE KAI WES sie BERJALAN EK 


< Z 


عَصَاهُوَ Jawi gih‏ يو ل ڌو ي حجر دو DAGAN ayah Nia‏ 


us PARAS KA IE ا وَكَامَالْحَجَ‎ aa 
3 AA DIA KENA قر اماه لقن‎ 
الا‎ PA MAN SUSU 5 NI ENG صر به‎ Aa Ag BAPA Selang b 


7 
PA 
arz 


ran گان‎ 3 IE Me 


3152. Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Rauh bin 
'Ubadah telah bercerita kepada kami 'Auf dari Al Hasan, Muhammad dan Khilas dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Nabi Musa 'Alaihissalam adalah seorang pemuda yang sangat pemalu dan 
senantiasa badannya tertutup sehingga tidak ada satu pun dari bagian badannya yang 
terbuka karena sangat pemalunya. Pada suatu hari ada orang-orang dari Bani Isra'il yang 
mengolok-oloknya. Mereka berkata; "Sesungguhnya tidaklah dia ini menutupi tubuhnya 
melainkan karena kulit tubuhnya sangat jelek, bisa jadi karena menderita sakit kusta, bisul 
atau penyakit-penyakit lainnya". Sungguh Allah ingin membebaskan Nabi Musa dari apa 
yang mereka katakan terhadap Musa, sehingga pada suatu hari dia mandi sendirian dengan 
talanjang dan meletakkan pakaiannya di atas batu. Maka mandilah dia dan ketika telah 
selesai dia beranjak untuk mengambil pakaiannya namun batu itu telah melarikan 
pakaiannya. Maka Musa mengambil tongkatnya dan mengejar batu tersebut sambil 
memanggil-manggil; "Pakaianku, wahai batu. Pakaianku, wahai batu". Hingga akhirnya dia 
sampai ke tempat kerumunan para pembesar Bani Isra'il dan mereka melihat Musa dalam 
keadaan telanjang yang merupakan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dengan kejadian itu Allah 
membebaskan Musa dari apa yang mereka katakan selama ini. Akhirnya batu itu berhenti 
lalu Musa mengambil pakaiannya dan memakainya. Kemudian Musa memukuli batu 
tersebut dengan tongkatnya. Sungguh demi Allah, batu tersebut masih tampak bekas 
pukulan Musa, tiga, empat atau lima pukulan. Inilah di antara kisah Nabi Musa 'Alaihissalam 
seperti difirmankan Allah Ta'ala: ("Wahai orang-orang beriman janganlah kalian menjadi 
seperti orang-orang yang mengolok-olok (menyakiti) Musa lalu Allah membersihkannya dari 
tuduhan-tuduhan yang mereka katakan") (OS al-Ahzab ayat 69). 


WA 


JKA AS MEE bas NG Gel ea A EN D Ka االو ددا‎ 4 


ena : da EE TESA eiid sael LA كسم‎ 


ZA A A وده‎ LAMAN A 


al 536 جهو‎ 3 AN EN PB KG ANN 


GOA ya‏ فصر 


3153. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Al 
A'masy berkata aku mendengar Abu Wa'il berkata aku mendengar 'Abdullah radliallahu 
'anhu berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam membagi pembagian lalu ada seseorang 
berkata; "Sungguh pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mengharap wajah Allah 
(keridlaan-Nya) ". Lalu aku ('Abdullah) mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
memberitahukan apa yang dikatakan laki-laki itu, maka Beliau marah hingga aku lihat 
tampak kemarahan pada wajah Beliau. Beliau lalu bersabda: "Semoga Allah merahmati 
Musa, karena dia pernah disakiti lebih banyak dari ini dan dia tetap shabar". 


Bab: Mereka menyembah patung-patung mereka 


Sem Mid EN EA PE ELANG PS Si 


A pd 


Pa 04 2A 


NA 3‏ رسو لال صل لكيه و سم جني SIN‏ سول 
oá‏ ال ا ut JB la sale‏ بالا ira JASANE EN Serabi AAA RAN‏ 
BER a‏ 


3154. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
Yunus dari Ibnu Sihab dari Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa Jabir bin 'Abdullah 
radliallahu 'anhuma berkata; "Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memetik akar pohon (al-arak, biasanya untuk siwak) dan saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Petiklah yang berwarna hitam karena ia yang paling baik". Mereka 
bertanya, "Apakah baginda dahulu mengembala kambing?". Beliau menjawab: "Tidak ada 
seorang Nabi pun melainkan dia pernah mengembala kambing". 


Bab: Wafatnya Musa 


= 


PERASAN EA SANI بن مو سی‎ AS SAS 


Jas dl SESAMA TEMA سی‎ Ag Ao SANG Jaa 19 NGAEN رضي‎ 
Ke Den rin BAN a تقال ار‎ a aa 


sA المقدسدة‎ a اله أو‎ IS SANA I PAR WON na 


A 


£7 A 


PENES SIELE prey at eá هر يقال ر سول الله‎ YAN بحَجّر‎ 


AG Kn AEA PA Pa KAP و هه‎ ge ANA LU at ARAH 1 
حَدثْنًا أبوهرَيرََعَنَ النَبِىْ صل الله‎ ekané rê قال وَأَخْبرنامَعُمرٌ‎ AN تحت الحكزيب‎ Z hll 
sea 


3155. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Musa telah bercerita kepada kami 'Abdur 
Razzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari bapaknya dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Suatu hari malaikat maut diutus kepada Musa 
'Alaihissalam. Ketika menemuinya, (Nabi Mua 'Alaihissalam) memukul matanya. Maka 
malaikat maut kembali kepada Rabbnya dan berkata: "Engkau mengutusku kepada hamba 
yang tidak menginginkan mati". Maka Allah berfirman: "Kembalilah dan katakan kepadanya 
agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan. Setiap bulu lembu 
yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya satu tahun baginya". Nabi Musa 'Alaihissalam 
bertanya: "Wahai Rabb, setelah itu apa?. Allah berfirman:: "Kematian". Maka Nabi Musa 
'Alaihissalam berkata: "Sekaranglah waktunya". Kemudian Nabi Musa 'Alaihissalam 
memohon Allah agar mendekatkannya dengan tanah yang suci (Al Mugaddas) dalam jarak 
sejauh lemparan batu". Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seandainya aku kesana, pasti akan aku tunjukkan 
kepada kalian keberadaan guburnya yang ada di pinggir jalan dibawah tumpukan pasir 
merah". Dia (Abdur Razzag) berkata: "Dan telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari 
Hammam telah bercerita kepada kami Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti hadits ini juga. 


7 Z PA 
و و دسم عو‎ 2 


PRA YA NE PAK PN ڪن الرهري قال ا خي ن‎ Lana ا بدا‎ i 


4 A 2 


(elsa Nas PANAI sena) sadiya يَرَهَرَضِيَ اللَمُعَنَهُ نهال اسر‎ A NABA 
BA AND na يقم‎ SAN Gala sale AA وَالَذِي اى‎ 


SA KING Ai aa PA 
PENA قال تخیر‎ ah Aga A28 MAH MA GAN 


CAKE serl NG < 22444A gr bro, 
Jb Saia E Tg SIG KAI سی بَاطِش بجَانب‎ ya SL Gt DA كو نأو ل‎ B5 gina 


AN Sal ga أو‎ 
3156. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dan 
Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Ada dua orang laki- 
laki yang sedang saling mencaci, yang satunya seorang Muslim dan satunya lagi orang 
Yahudi. Berkata la-i-laki Muslim: "Demi Dzat yang telah memilih Muhammad untuk seluruh 
alam". Dia bersumpah dengan cara sumpah yang semestinya sebagai Muslim. Dan berkata 
laki-laki Yahudi: "Demi Dzat yang telah memilih Musa untuk seluruh alam". Seketika itu laki- 
laki muslim mengangkat tangannya dan menampar orang Yahudi itu. Maka orang Yahudi itu 
pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengabarkan peristiwa yang terjadi 
antara dirinya dan orang Muslim itu. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggil 
orang Muslim itu dan bertanya perihal kejadian itu, lalu orang Muslim itu memberitahu 


Beliau. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu lebihkan aku 
terhadap Musa karena nanti saat seluruh manusia dimatikan dan akulah orang yang pertama 
kali dibangkitkan (dihidupkan) namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan sangat 
kuat di sisi 'Arsy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dimatikan lalu bangkit lebih 
dahulu daripadaku, atau dia termasuk diantara orang-orang yang dikecualikan (tidak 
dimatikan) ". 


7 272 2 


EE EE TE EET NEE حَدَتْنَاعَبَدَالَعَرِ‎ 
si AT ES ga yah II مُومَى‎ ATAS a ja هر یرال قال رسو لاله صل الداع‎ 
Ana yA همي‎ BAN ANANG KAN aa 


AK‏ ل و 
1.9 2 


bala LAI SETAN ISA: AE AAS‏ آكمْسُو سى مركن 


3157. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdur Rahman bahwa Abu Hurairah 
radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bercerita: "Nabi Adam dan 
Nabi Musa berdebat. Nabi Musa berkata kepada Adam: "Kamu adalah Adam yang dosa- 
dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga". Nabi Adam membalas: "Kamu Musa yang 
telah Allah pilih dengan risalah (ajaran) -Nya dan dengan kalimat (firman) - Nya lalu kamu 
menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan". Maka 
kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nabi Adam telah mengalahkan 
Musa (dalam perdebatan) dua kali" (dengan dua hujjah yang tegas). 


ki NE MEI ANE ie AS NA N E GE CAA 
AS Pes Haa 212 AIU gala IE صل‎ LAN AE 212 an 
KANG a ga Ja BAGAN PER 


3158. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Hushain bin 
Numair dari Hushain bin 'Abdur Rahman dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata; "Pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui kami lalu 
bersabda: "Telah ditampakkan kepadaku ummat-ummat dan aku melihat ada kumpulan 
warna hitam yang sangat banyak menutupi ufuq lalu dikatakan “Inilah Nabi Musa 
'Alaihissalam beserta kaumnya". 


Bab: Firman Allah "Dan Allah membuat isteri Firaun perumpamaan bagi orang- 
orang yang beriman...." 

ےار در ه 27 ا A ko E As L EGA 2 275 Pasha‏ م 

SELARAS JE PAR PANAS‏ مرک نمر AAN‏ اي شو سی 

Ya JI WAE PARAH PAEAN A ES JEJE ÉN رَضيَ‎ 


A 


Xa N 


A x‏ عو 


elah aa AIA, AGAN CASN او‎ en 


3159. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Ja'far telah bercerita kepada kami Waki' dari 
Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dari Murrah Al Hamdaniy dari Abu Musa radliallahu 'anhu 
berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Manusia yang sempurna dari 
kalangan laki-laki banyak dan tidak ada manusia yang sempurna dari kalangan wanita kecuali 
Asiyah, istrinya Fir'aun dan Maryam binti 'Imran. Dan keistimewaan 'Aisyah radliallahu 'anhu 
dibandingkan wanita-wanita lain adalah bagaikan keistimewaan makanan "tsarid" terhadap 
makanan yang lain". (Tsarid adalah sejenis makanan yang terbuat dari daging dan roti yang 
dibuat bubur dan berkuah). 


Bab: Firman Allah "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul ..." 


EA AZA 113, Kena eh Sas ES کد ا و ركم‎ Ge DA ر اہ‎ 
و‎ 
ist 4 ل‎ Z 


ې ?4 

e ET ål 

3160. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Sufyan 

berkata telah bercerita kepadaku Al A'masy. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada 

kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari 

'Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jangan sekali- 

kali seseorang dari kalian berkata bahwa aku (Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam) lebih 
baik dari Nabi Yunus 'alaihi salam". Musaddad menambahkan; "Yunus bin Matta". 


PEN اعباس رضي‎ SN BE PASS AP ANA S5 


AN و‎ AA Ape ALANG 50 


3161. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'Umar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Qatadah dari Abu Al "Aliyah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak patut bagi seorang hamba berkata bahwa aku (Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam) lebih baik dari pada Yunus bin Matta 'alaihi salam". Beliau 
menisbatkan pada bapaknya. 


CAN EYE AA ير تأي‎ ANE be AN Saha 
sil NAS ah KANG, kai In isa PASEK si an 
KASI ENE MEN AA ASAS 
ِمَدّوَعَهُدًا‎ Jó ANA NG aj A jabang سم‎ sa HALA sa 
SI APN A an cat َم و‎ IL 
SINGA AN الصو ر قَيَصْعَُمَنْفي‎ AN AN Sie LAB قال لا‎ ng فو‎ 


A 


2 AZ A 4 


DEEE PAREAN E AN) 
bo و‎ QU ر 226 و‎ 46 Tr. 56 59 مو م‎ 
اقل ون توف موقت‎ A A 


3162. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair dari Al Laits dari 'Abdul 'Aziz bin Abu 
Salamah dari 'Abdullah bin Al Fadlal dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, 
"Ketika seorang Yahudi sedang menawarkan barang dagangannya ada orang yang 
membelinya dengan menukarkan sesuatu namun dia tidak menyukainya seraya berkata: 
"Tidak. Demi Dzat Yang telah Memilih Musa untuk seluruh manusia". Ucapannya ini didengar 
oleh seorang dari Kaum Anshar lalu dia bangkit dan menampar muka orang Yahudi itu seraya 
berkata: "Kamu mengatakan demi Dzat Yang telah memilih Musa untuk seluruh manusia 
padahal ada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita". Maka orang 
Yahudi itu perrgi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: "Wahai Abu Al 
Oasim, sesungguhnya aku memiliki kehormatan dan perjanjian, lalu bagaimana dengan 
seseorang yang telah menampar mukaku?". Beliau bertanya (kepada orang Anshar itu): 
"Mengapa kamu menampar mukanya?. Orang itu menceritakan kejadiannya. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam marah yang nampak pada wajah beliau kemudian bersabda: 
"Janganlah kalian menbanding-bandingkan diantara sesama Nabi-nabi Allah. Sungguh nanti 
akan ditiup sangkakala lalu semua makhlug yang ada di langit dan di bumi mati, kecuali yang 
Allah kehendaki. Lalu sangkakala ditiup lagi, maka akulah orang yang pertama sadar 
(dibangkitkan hidup lagi) namun saat itu aku melihat Musa sedang berpegangan pada 'Arsy. 
Aku tidak tahu apakah karena dia diperhitungkan dengan pingsan (kematian) nya pada 
peristiwa di bukit Thursina atau dia dibangkitkan sebelum aku, dan aku tidak mengatakan 
ada seseorang yang lebih utama dari Yunus bin Matta". 


5 


SE BAN EA NEK Pa AA SAI AN 3S 
Pai عون فو صل‎ KAN لفقر أن يفول‎ as Sela gl Jaga 


3163. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Sa'ad bin Ibrahim: ms Humaid bin "AbdurRAhman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak patut bagi seorang hamba berkata bahwa 
aku (Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam) lebih baik dari pada Yunus bin Matta 'alaihi 
salam". 


Bab: Firman Allah "Dan Kami memberikan Zabur kepada Daud" 
BL BP EN Basa REA MEA SAN JA LE SS 
AA TS SN AN عَلَيّه السَّلام‎ era aa Pata Alay 


A i‏ ا 


Eikii sa AN امن َمل يرو‎ ise SN ISSN AN ميق‎ 
هر برع الي صل ومام‎ AN Lea 


3164. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
'Abdur Razzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah 


radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah dimudahkan bagi 
Nabi Daud 'alaihi salam membaca al-Our'an (Kitab Zabur). Dia pernah memerintahkan agar 
pelana hewan-hewan tunggangannya disiapkan, maka dia selesai membaca Kitab sebelum 
pelana hewan tunggangannya selesai disiapkan, dan dia tidak memakan sesuatu kecuali dari 
hasil usaha tangannya sendiri". Musa bin 'Ugbah meriwayatkan dari Shafwan dari 'Atha' bin 
Yasar dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


PA -2% SANI An 5 22 ےار‎ 
G0 3 > ن سعيدل‎ (MEA LEAN SISA Ga BA Na 
A 


aka ya Atap اذ‎ ga A aa PAKAN A Aa aa Dan 1 
AA ال‎ PA AAA 2 AI ee ANA SI MA LA ANA K 
2000 SES Ine AN GA FI UNG NASI اني تقو‎ 


dai, HA Ja BI SAT SK AN ape 5% 29833 zi 


PA A 
-2% 


NGA ia i SE NA أطي أَفَصَلَّ من دَلِكَيَارَسُو‎ 
SNI IA Ga ES Sa 33 sad a 
A 22 a Pai A A 


726 


Nya Jai MU 


3165. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab bahwa Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdur Rahman 
mengabarkan kepadanya bahwa 'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata, 
Disampaikan kabar kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa aku berkata: "Demi 
Allah, sungguh aku akan berpuasa sepanjang hari dan sungguh aku akan shalat malam 
sepanjang hidupku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya 
("Abdullah bin 'Amru): "Benarkah kamu yang berkata: "Sungguh aku akan berpuasa 
sepanjang hari dan sungguh aku pasti akan shalat malam sepanjang hidupku?". kujawab: 
"Demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, sungguh aku memang telah mengatakannya". 
Maka Beliau berkata: "Sungguh kamu pasti tidak akan sanggup melaksanakannya. Akan 
tetapi berpuasalah dan berbukalah, shalat malam dan tidurlah dan berpuasalah selama tiga 
hari dalam setiap bulan karena setiap kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang 
serupa dan itu seperti puasa sepanjang tahun." Aku katakan: "Sungguh aku mampu lebih 
dari itu, wahai Rasulullah". Belau berkata: "Kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah 
selama dua hari". Aku katakan lagi: "Sungguh aku mampu yang lebih dari itu". Beliau 
berkata: "Kalau begitu puasalah sehari dan berbukalah sehari, yang demikian itu adalah 
puasa Nabi Allah Daud "alaihi salam yang merupakan puasa yang paling utama". Aku katakan 
lagi: "Sungguh aku mampu yang lebih dari itu". Maka beliau bersabda: "Tidak ada puasa yang 
lebih utama dari itu". 


N 


ye 


YA MAN‏ يح ea 5 CNN SS AS‏ 8 اياي اباس ڪن ڪب اون عمر و 
و ور 


CI AI a IG SAR Adaa) AN اماي كاك‎ 


Ai 207 


نعم 


Gan r AG 


PI ge NGNE PANG bae LANG GAN LARAS) II 


GA LA 


5 اتر AA: Wé Fog, (ANA NON‏ كَانَيَصُومٌ 
2 91233 ية SEN A‏ 


3166. Telah bercerita kepada kami Khallad bin Yahya telah bercerita kepada kami Mis'ar 
telah bercerita kepada kami Habib bin Abi Tsabit dari Abu Al "Abbas dari 'Abdullah bin 'Amru 
bin Al "Ash berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berkata kepadaku: "Benarkah 
kabar bahwa kamu menegakkan malam dan berpuasa sepanjang hari?". Aku jawab: "Benar". 
Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya bila kamu laksanakan hal itu, akan menjadikan mata 
mengantuk dan melemahkan jiwa. Berpuasalah tiga hari dalam setiap bulan karena yang 
demikian itu bernilai puasa dahar (sepanjang masa) atau seperti puasa sepanjang masa". Aku 
katakan: "Sungguh aku merasa diriku.." Mis'ar berkata: "yakni... kuat". Maka beliau berkata: 
"(Kalau begitu), puasalah dengan puasa Nabi Daud 'alaihi salam, yaitu dia berpuasa sehari 
dan berbuka sehari sehingga dia tidak akan lari bila berjumpa (dengan musuh) ". 


Bab: Sesungguhnya shalat yang paling disukai oleh Allah adalah shalatnya Nabi 
Daud, 


A “es pa a KN AMA SS Aya an $ ak PARI ANA‏ الله بن 
MAJA H 253‏ ةى الل صلاةداؤ Ma 3 5 Wa Peranan‏ 


3167. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari 'Amru bin Dinar dari 'Amru bin Aus ast-Tasagafiy dia mendengar 'Abdullah bin 'Amru 
berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berkata kepadaku: "Puasa yang paling Allah 
cintai adalah puasa Nabi Daud 'Alaihissalam, yaitu dia berpuasa satu hari dan berbuka satu 
hari dan shalat yang paling Allah sukai adalah shalatnya Nabi Daud 'Alaihissalam pula, yaitu 
dia tidur hingga pertengahan malam lalu bangun mendirikan shalat pada sepertiga malam 
dan tidur lagi di akhir seperenam malamnya". 


Bab: Firman Allah "Dan ingatlah hamba Kami Daud, yang memilii kekuatan dan 
kesabaran...." 


ر 22 


PA PE KANA ES NG AFA i gp 1-0 PESCA CANE 


z À 


CE رضي‎ AE e > A93 يته داو‎ 33 yA 31 فَقَرَ أ‎ 


Pd 


AA KEH gate PAT Ne LS 


3168. Telah bercerita kepada kami Muhammad telah bercerita kepada kami Sahal bin Yusuf 
berkata aku mendengar 'Al 'Awwam dari Mujahid berkata: Aku bertanya kepada Ibnu 
'Abbas, "Apakah kita perlu sujud ketika membaca surat Shad". Maka dia membaca firman 
Allah: ("...dan juga dari keturunannya (Nuh 'Alaihissalam) yaitu Daud dan Sulaiman...") hingga 


LAN 


sampai pada ayat ("...maka ikutilah petenjuk mereka..."). (OS al-An'am ayat 84 - 90). 
Kemudian Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi kalian shallallahu "alaihi wasallam 
adalah termasuk diantara orang yang diperintahkan untuk mengikuti petunjuk mereka". 


KA a Sx و‎ ana Sa Si AH ga Pa SAS 
e ena Ie 


3169. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Wuhaib 
telah bercerita kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata, "Pada surat Shad tidak ada kewajiban untuk sujud tilawah, namun aku melihat Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakan sujud ketika membacanya." 


Bab: Firman Allah "Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman...." 


en.» 3 an Lah ر ار #ور و وم‎ 27 22 
AN a 
x KAN SG a a Aa at Ades NN ea 


TA DR 7 is Sdm) satak ja JA ALAP Adu 


vw 


4 2 A > TAN A 275 - 4 An Z TA a w ےر‎ 33 . 0 


BASA SAS KANG AS 


2 


pak ERR pjg dual 


3170. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Bassyar telah bercerita kepada kami 
Muhammad binJa'far telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari 
Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya 'Ifrit 
dari bangsa jin baru saja menggangguku untuk memutuskan shalatku namun Allah 
menjadikan aku dapat menundukkannya lalu aku tangkap dan hendak mengikatnya pada 
tiang diantara tiang-tiang masjid hingga tiap orang dari kalian dapat melihatnya. Namun aku 
teringat akan do'a saudaraku, Nabi Sulaiman 'Alaihissalam: ("Ya Rabb, anugerahkanlah 
kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorangpun setelah aku"). (AS. Shad ayat 
35). Maka kulepaskan kembali setan itu dalam keadaan hina. Kata "Ifrit (dalam OS surat an- 
Naml ayat 39) digunakan untuk setiap orang yang membangkang (durhaka), baik dari 
kalangan manusia maupun jin. Timbangan kata 'Ifriit seperti kata "zibniyah" yang jamaknya 
zabaniyah". Sedang 'Ifriit, bentuk jamaknya 'Afaariit. 


RA‏ مر خد امغر ةن ا ANDA KE‏ نآو هرعن 
a Aa a Jaga‏ طرق KAN e DASA‏ 


Kena ea jis NG A AN NGGAN Jana pae 6 


P 


WE NA 5 ga a NAN قَامَالْجَامَدُو اني سبیل‎ Hla aé para DIA NG a 
(A3 

3171. Telah bercerita kepada kami Khalid bin Makhlad telah bercerita kepada kami Mughirah 
bin 'Abdur Rahman dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: bersabda: "Nabi Sulaiman bin Daud 'alaihimas salam 
berkata: "Suatu malam aku akan menggilir (jima') tujuh puluh orang istriku yang setiap 
istriku itu akan mengandung (dan melahirkan) seorang penunggang kuda yang akan berjihad 
di jalan Allah". Kemudian temannya berkata kepadanya: "Ucapkanlah Insya Allah (Jika Allah 
menghendaki"). Namun Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah sehingga tidak ada 
satu pun istrinya yang mengandung kecuali satu orang yang kemudian melahirkan anak yang 
dadanya hilang sebelah (berbadan sebelah). Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


"Seandainya dia mengucapkan insya-allah pasti anak-anaknya itu akan berjihad di jalan 
Allah". Syu'aib dan Abu Az Zanad berkata: "Yang benar istrinya berjumlah tujuh puluh". 


22 A دوم‎ 


MAN 2 ap‏ ?2 54 و fa‏ 0 ا د 
Dana era‏ حفص JAENA SAS‏ عَمَض PI SAS‏ اه التَيّمِيَ عَنَ أَبِيوعَ CAP‏ 


1 LA 
2 
Aa 1g 


- 195 24 aa در‎ 24 
َالْمَسَجِدُ‎ ANGÈL AU Nera Sa 
Sata OAE ANI a Jl 5 ن‎ SNI Se ai ANI 


3172. Telah bercerita kepadaku 'Umar binHafsh telah bercerita kepada kami bapakku telah 
bercerita kepada kami Al A'masy telah bercerita kepada kami Ibrahim at-Taymiy dari 
bapaknya dari Abu Dzarr radliallahu 'anhu berkata; "Aku bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, masjid apakah yang pertama di bangun di muka bumi ini?". 
Beliau menjawab: "al-Masjidil Haram". Aku bertanya lagi; "Kemudian apa?". Beliau 
menjawab: "al-Masjidil Aqshaa". Aku bertanya lagi; "Berapa lama selang waktu antara 
keduanya?". Beliau menjawab: "Empat puluh. Kemudian Beliau bersabda: "Dimana saja 
kamu berada dan waktu shalat sudah datang, maka shalatlah, karena bumi bagimu adalah 
masjid" (boleh sebagai tempat shalat). 


A 


BA‏ سول 


D3 3 PTS AE D: e AS PLB GUA Se 
Sea a JS ÉE ÉN Yin ÉA BAH AES ANA م ولا‎ AMS 


IL BELI AI Kan 0 ALA ÉNE s a A 


Pd 


SAH ك‎ sela SE AL SEN KAA 
baa AH K کاو قا خم اة وني بال‎ HA رَى فَخَرَجَتَاعَلَ‎ a Va, TKI 


MW A 


Beng 0 edilan SEK KANE IN SAE 


2 07 رو‎ ZA 0 G w 
SINI SES ia US 


3173. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari 'Abdurrahman yang bercerita kepadanya 
bahwa dia mendengar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu yang mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaanku di hadapan manusia bagaikan 
seseorang yang menyalakan api lalu kupu-kupu dan hewan-hewan ini masuk ke dalam api 
tersebut". Dan Beliau juga bersabda: "Ada dua orang wanita dengan bayinya masing-masing 
lalu datang serigala membawa kabur salah satu dari bayi itu. Maka salah seorang dari wanita 
itu berkata: "Yang dibawa kabur serigala itu adalah anakmu". Dan wanita lainnya berkata, 
"Justru anakmu yang dibawa kabur serigala itu". Akhirnya keduanya meminta keputusan 
kepada Nabi Daud 'Alaihissalam lalu Nabi Daud memutuskan bahwa bayi yang ada itu milik 
wanita yang lebih tua. Namun keduanya pergi menemui Nabi Sulaiman bin Daud 
'alahimassalam dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi kepadanya. Maka Sulaiman 
berkata: "Berikan pisau agar aku potong bayi ini menjadi dua". Wanita yang lebih muda 
berkata: "Jangan kamu lakukan. Semoga Allah merahmatimu, anak itu miliknya". Maka 
akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih muda". Abu 
Hurairah radliallahu "anhu berkata: "Demi Allah, aku belum pernah mendengar tentang 
"sikkin" (pisau) dalam kisah ini kecuali hari ini dan kami tidak pernah mengatakannya kecuali 
al-Mudyah (golok). 


Bab: Firman Allah "Dan sesungguhnya Kami telah berikan hikmah kepada 
Lugman...." 


A 227? 2 za KAUM REAA د د‎ Pe Cena 
e A - 
- 4 < 


Baoak NG ka saih صلی الله‎ NAN بطم‎ BAL HA Aa 
pes ASI JANGAN EN) pia) 


3174. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Al 
A'masy dari Ibrahim dari 'Algamah dari 'Abdullah berkata; "Ketika turun firman Allah Ta'ala 
yang artinya: ("Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka 
dengan kezhaliman ....") (QS al-An'am ayat 82), para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata, "Siapa diantara kita yang tidak mencampur adukkan imannya dengan 
kezhaliman?". Maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya: (“Janganlah kamu 
berbuat syirik (menyekutukan Allah), karena sesungguhnya syirik itu benar-benar kezhaliman 
yang besar"). (AS Lugman ayat 13). 


۴ 


KAA 


K6‏ و وو 


pa 5‏ ع م للع ٠‏ ر هيم SAN‏ 2 واه © وه ايد م وده 0 
حَدثنِي إِسَحَاةَ gina AG‏ بن يوش GEA EA ep Ab Jak E NGE‏ 


GI Genah AS Aas BAN يشو ا‎ IS Aa pas لت‎ a 
ەو هى ى‎ CANG TAN OPEN) PU Ea kai Abs NG KAMI 
ME 


3175. Telah bercerita kepadaku Ishaq telah mengabarkan kepada kami 'Isa bin Yunus telah 
bercerita kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah berkata; "Ketika 


turun firman Allah Ta'ala yang artinya: ("Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur 
adukkan iman mereka dengan kezhaliman ....") (QS al-An'am ayat 82), membuat kaum 
muslimin menjadi ragu lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
adakah orang di antara kami yang tidak menzhalimi dirinya?". Maka beliau berkata: "Bukan 
itu maksudnya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan kezhaliman pada ayat itu adalah syirik. 
Apakah kalian belum pernah mendengar apa yang diucapkan Lugman kepada anaknya saat 
dia memberi pelajaran: ("Wahai anakku, Janganlah kamu berbuat syirik (menyekutukan 
Allah), karena sesungguhnya syirik itu benar-benar kezhaliman yang besar"). (QS Luqman 
ayat 13). 


Bab: Firman Allah "Penjelasan rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya, Zakariya...." 
A22 22 7 2 KA ر و ور ?2 ا ر‎ < KA b 258 
Haran حَد تتا قْتَادَة عن اس بن مَالِكِعَنَ مالك د‎ PN همام‎ USA بن خال د‎ BASAH SAS 


Lg, Z Aa Het د‎ Par Wa YA 
Ie KNA GA Mua, Pera Ala 


Perah HUH Sa KAWAN EKA IE a 


t Yuli TANGAN ISA BA وَعِيسَى وَهْمَاابَّتَاَالكَالَهَدَايَحَيَىَ تعبط فيل عونا‎ 
JAE الالو‎ 


3176. Telah bercerita kepada kami Hudbah bin Khalid telah bercerita kepada kami Hammam 
bin Yahya telah bercerita kepada kami Oatadah dari Anas bin Malik dari Malik bin Sha'sha'ah 
bahwa Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam bercerita kepada mereka tentang malam 
Beliau diperjalankan (isra"), ketika itu beliau diangkat dan sampai ke lapis langit kedua lalu 
meminta ijin dibukakan pintu: "Ada yang bertanya: "Siapa ini?". Dijawab: "Jibril". Ditanya 
lagi: "Siapa orang yang bersamamu?". Dijawab: "Muhammad". Ditanya lagi: "Apakah dia 
telah diutus?". Dijawab: "Benar". Setelah aku selesai dari pertanyaan di pintu itu, aku 
mendapatkan Nabi Yahya dan "isa 'alaihimas salam yang keduanya adalah saudara sepupu 
(dari pihak ibu). Dia (jibril) berkata: "Ini adalah Nabi Yahya dan 'isa, berilah salam kepada 
keduanya". Maka kuberi salam dan keduanya membalas salamku lalu keduanya berkata: 
"Selamat datang, wahai saudara yang shalih dan Nabi yang shalih." 


Bab: Firman Allah "Danceritakanlah kepada Maryam di dalam Al-Our'an ..." 


5-33a سا م‎ a واف‎ TALI Pasta 


A Para “12 - 3 212A 2 - 5 - 2 A2 0 -‏ 5 َو 
P 2‏ 4 و 24 GA a AE PAN EEA‏ ا 74 7 
AN A‏ ل ام انيف او هر دَق إني أعيذهايك 


AN. a 2 li Ta 
er NiNa 5533) 


3177. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah bercerita kepadaku Sa'id bin Al Musayyab berkata: Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


"Tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia disentuh oleh 
setan saat dilahirkan, maka dia akan berteriak (menangis dengan keras) karena sentuhan 
setan tersebut kecuali Maryam dan anaknya". Kemudian Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
membaca firman Allah Ta'ala: ("...dan aku memohon perlindungan kepada-Mu, ya Allah 
untuknya (Maryam) dan untuk anak keturunannya dari setan yang terketuk"). (OS Ali 'Imran 
ayat 36). 


Bab: Firman Allah "Dan (ingatlah) ketika Malaikat Jibril berkata 'Hai Maryam, 
sesungguhnya Allah telah memilih kamu..." 


DA‏ نا ير جاو áis kas E E r AJA‏ قَالَ 


ri س لم يَقُو کول حور س اپام ر‎ paka Je NA FA) WE T 


3178. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Abu Raja' telah bercerita kepada kami an-Nadlar 
dari Hisyam berkata telah mengabarkan kepadaku bapakku, katanya; aku mendengar 
'Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar 'Ali radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita yang paling baik pada jamannya adalah 
Maryam 'alaihis salam dan wanita yang paling baik pada jamannya adalah Khadijah 
radliallahu 'anhu." 


Bab: Firman Allah "Dan (ingatlah) ketika malaikat berkata, 'Hai Maryam 
sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira...." 


EL 


GEN pie Lia ا‎ sS 


Sea AAS UN a Al sa AN SJELEN رضي‎ 


Pera 


SE WERS Nya Jah da‏ مِنَاليْسَاءِ Alka G3 Pera DAN‏ أَمْفْرَعَوَنَوَكَالَ 
انو SAN 7 bisi sái Pm ANA BAN g‏ 
ka sak ISI E‏ يفو TA NG Gel ab sas BE) gi‏ طفل و TEE‏ 

2 BAN a ل 2 رر‎ A EAN Baa GA 2. Pd e 
قط تَابَعَهُابْنُ‎ naga ae rê Sa Ana يَدِهِيَقَو لأ‎ BET رَو‎ 
2 A A 


SANE An 


A 


3179. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin 
Murrah berkata, aku mendengar Murrah Al Hamdaniy yang bercerita, katanya dari Abu 
Musa Al Asy'ariy radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Keistimewaan 'Aisyah radliallahu 'anhu dibandingkan wanita-wanita lain, bagaikan 
keistimewaan makanan "tsarid" terhadap makanan yang lain. Orang-orang yang sempurna 
dari kalangan laki-laki banyak dan tidak ada orang yang sempurna dari kalangan wanita 
kecuali Maryam binti 'Imran dan Asiyah, istrinya Fir'aun". Dan Ibnu Wahb berkata, telah 


mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah bercerita kepadaku Sa'id bin 
Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik wanita Ouraisy adalah wanita yang paling 
baik mengendarai unta, paling penyayang kepada anaknya dan paling memelihara hak 
suaminya yaitu terhadap harta yang dimilikinya." Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: 
"Maksudnya pada zaman sekarang. Dan Maryam binti 'Imran tidak pernah sekalipun 
menunggang unta". Hadits ini diikuti juga oleh anak saudara dari Az Zuhriy dan Ishag Al 
Kalbiy dari Az Zuhriy. 


Bab: Firman Allah "Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam 
agama kamu..." 


Ba Pa NG a. PSA NG Mesh IN SAS JAS Naba 


235 SANA Na a33 عَلَيَدِوَسَلَّمَكَالَ‎ Ne eat Sa e ا‎ 


GA 


طرشو لمكت اودش Ag ASA‏ كلكا تج وذو 


P 


2 26 


Z ھر و ووم‎ NMI Iz f2 a Ea ت ر‎ 
عَنَّ‎ MEA BASA JEANS ما‎ JA a awaké خالا ر حقا‎ r KEO 
MEA SI نبوا‎ anna 


3180. Telah bercerita kepada kami Shadagah bin Al Fadlal telah bercerita kepada kami Al 
Walid dari Al Awza'iy berkata telah bercerita kepadaku 'Umair bin Hani' berkata telah 
bercerita kepadaku Junadah bin Abu Umayyah dari 'Ubadah radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada 
sesembahan yang berhak kecuali Allah satu-satunya dengan tidak menyekutukan-Nya dan 
bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya dan (bersaksi) bahwa 'Isa adalah 
hamba Allah, utusan-Nya dan firman-Nya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh dari- 
Nya, dan surga adalah hag (benar adanya), dan neraka adalah hag, maka Allah akan 
memasukkan orang itu ke dalam surga betapapun keadaan amalnya". Al Walid berkata, telah 
bercerita kapadaku Ibnu Jabir dari 'Umair dari Junadah dengan menambahkan: "..maka akan 
dimasukkan ke dalam surga lewat salah satu dari ke delapan pintu surga yang mana saja 
yang dia mau". 


Bab: Firman Allah "Dan ceritakanlah (kisah) Maryam dalam Al-Qur'an..." 


NG نسحم د برس يئ ناي هر‎ ip جر‎ pa AN PERAK 
EEN N EN EE A ada a َيه وسم کال کم‎ 
a SAN قات‎ Jal قال أ جیما او‎ D ES 

ETRE LAVERA ETIE KAN ر گان جر‎ 


PA 
eh A 


AESA E انلو 34 قدو‎ BA الك‎ S Aa BUNG 


LA 


TA PRA $‏ ا 035 3 ر و ب و ...2 , & و 
El D IE GA ANES AFA‏ 


و 2 T‏ م ا Mi‏ م + 21 (A‏ و 
er PENA da eta‏ هق ك دياو STA‏ 


BAS AA PETC SS EN Tin SEE SANÉS Gi 


PA 
Te ç 


ANAE A Ahs NAN ENG sah aial as aga LAN 
ae eh gah EA A اجعَلَنِي اققات لِم داك قال الَا کب جار‎ 


2 


KAS 


3181. Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Jarir bin 
Hazim dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada bayi yang bisa berbicara saat masih dalam buaian 
kecuali tiga orang. (Yang pertama) Nabi 'Isa 'alaihis salam. (Yang kedua), dahulu ada seorang 
laki-laki Bani Isra'il, yang dipanggil dengan nama Juraij, ketika dia sedang melaksanakan 
shalat ibunya datang memanggilnya, namun laki-laki itu enggan menjawabnya. Dia berkata 
dalam hati: "Apakah aku penuhi panggilannya atau aku teruskan shalat?". Akhirnya ibunya 
berkata: "Ya Allah, janganlah Engkau matikan dia kecuali Engkau perlihatkan kepadanya 
wanita pezina". Suatu hari Juraij sedang berada di biaranya lalu datang seorang wanita 
menawarkan dirinya dan mengajaknya berbicara namun Juraij menolaknya. Kemudian 
wanita itu mendatangi seorang pengembala lalu wanita ini dapat merayu pengembala itu 
hingga melahirkan seorang anak. Si wanita lantas berkata: "Ini anaknya Juraij". Maka orang- 
orang mendatangi Juraij dan menghancurkan biaranya dan memaksanya keluar lalu memaki- 
makinya. Kemudian Juraij berwudlu' lalu shalat. Setelah itu dia mendatangi bayi itu lalu 
bertanya: "Siapakah bapakmu wahai anak?". Bayi itu menjawab: "Seorang penggembala". 
Orang-orang berkata: "Kami akan bangun biaramu terbuat dari emas". Juraij berkata: "Tidak, 
dari tanah saja". Dan (yang ketiga), ada seorang wanita dari kalangan Bani Isra'il yang ketika 
sedang menyusui bayinya ada seorang laki-laki tampan dan gagah sambil menunggang 
tunggangannya lewat di hadapan wanita itu. Wanita itu berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku 
ini seperti pemuda itu". Maka spontan saja bayinya melepaskan puting susu ibunya dan 
memandang laki-laki tampan itu lalu berkata: "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti 
dia". Lalu dia kembali mengisap puting susu ibunya". Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: 
"Seakan aku melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengisap jari beliau"."Lalu lewat 
seorang budak wanita, maka ibunya berkata: "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan anakku 
seperti dia". Maka sang bayi kembali melepaskan putting susu ibunya lalu berkata, Ya Allah, 
jadikanlah aku seperti dia (budak wanita itu). Ibunya bertanya: "Mengapa kamu berkata 
begitu?". Bayi itu menjawab: "Sesungguhnya pemuda penunggang itu sebenarnya salah 
seorang dari orang-orang kejam (diktator) sedangkan budak wanita ini, orang-orang 
menuduhnya dengan mengatakan: kamu mencuri, kamu berzina", padahal dia tidak pernah 
melakukannya". 


CAB IE NS yasa PEES 3 خب رَمَاهِسَامْعَنْمَعْمَرِوِ‎ lae حَدَْنِي إِبَرَاهِيم‎ 


DIA SETELAN يَرَهَرَضِيَ‎ A aa ANING PNS Saka 


"y 


- WA - 2 ره‎ 2 A “36 7 
jas IRR BESI en Pa صل الله‎ 


23 Jua Ar NGABA KAE | قالۇ‎ gd JE gaya الرس‎ 
و ادك بإكاء ين‎ A SE مِنْدِيمَاسٍ يعني‎ AK 


2 


ibiegh PSN IE امك‎ Pa الک ڪر فيه مر‎ NAS 
A NA RR 8 z و ر‎ 
BALE NS PAN badai أو‎ 


3182. Telah bercerita kepadaku Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Hisyam 
dari Ma'mar dan telah bercerita kepadaku Mahmud telah bercerita kepada kami 
'AbdurRazzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy berkata telah 
mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Ketika malam aku diisra'kan, aku bertemu 
Musa 'alaihis salam. Lalu beliau menyebut ciri-cirinya. Yaitu, ternyata dia adalah seperti yang 
aku duga, seorang laki-laki yang berambut lurus dan seakan dia seorang laki-laki yang gagah 
berasal dari kalangan Syanu'ah (Yaman). Beliau berkata: "Dan aku juga melihat 'Isa 'alaihis 
salam, Lalu beliau sebut ciri-cirinya, "Ternyata dia adalah seorang laki-laki yang 
berperawakan sedang, berkulit merah seakan ia keluar dari ruang bawah tanah (kamar 
mandi) dan aku juga melihat Nabi Ibrahim 'alaihis salam, dan aku adalah anak keturunannya 
yang paling mirip dengannya. Kemudian aku disuguhkan dua buah gelas, yang satunya berisi 
susu dan satunya lagi berisi khamer (arak, minuman keras) lalu dikatakan kepadaku, 
"Ambillah mana yang kamu suka". Maka kuambil gelas berisi susu dan kuminum". Kemudian 
dikatakan kepadaku: "Kamu telah mengambil sesuai fithrah. Seandainya yang kamu ambil 
khamer, niscaya kaummu akan tersesat". 


kid ع‎ pian MA 3S ر‎ GA ja an BA KAS 3 KO NN 


Kak A عِيسَى‎ HUMAN 3 مى ومُوسَى‎ ega - 5 MAS ZA KASN Jo LANG SARAN 
PNJ aa 7 ار ا ا ا‎ 


3183. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Isra'il telah mengabarkan kepada kami 'Utsman bin Al Mughirah dari Mujahid dari Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Saat aku 
diisra'kan), Aku melihat 'Isa dan Musa serta Ibrahim 'alahimis salam. Adapun 'Isa, dia adalah 
laki-laki yang kulitnya kemerahan, tegap dan dadanya bidang sedangkan Musa adalah orang 
yang kurus (tinggi) seperti kebanyakan laki-laki dari Sudan (Afrika) ". 


BA SAE سى عن افع قال‎ AA AS PUASA اهي‎ HN SAS 


NENG NG) YG LISA GN G ga a 


EFA‏ وه ب ع Aan 0 8 AA NYA ana‏ ر وسرو 
SUKA Ka AA‏ عند BEE GR‏ رَجل ادم 


A 


5 per 2 ر‎ = ag 
AA ERENS AR AKI Pan kaa Ja 


2 


JE‏ مَنْكِبَيَرَجُلَينْوَهْوَيَطُوكُبالبَيتِكَقََثمَنَهَدَاَقَانُواهَدَاالْمَسِيحٌابْنْمَرْم2رأَبْتُرَجُلًا 


ورادا فط ا عور القن AA SAS sepat LN‏ مت + 
لیمتی ES 2 aa‏ ر جل 


طوف esa‏ فلكم ASEAN kemal PENA‏ نافع 


3184. Telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah bercerita kepada kami Abu 
Dlamrah telah bercerita kepada kami Musa dari Nafi' telah berkata 'Abdullah; "Suatu hari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bercerita di hadapan orang banyak tentang al-Masihud 
Dajjal, sabda beliau: "Allah tidak buta sebelah, dan Masih Dajjal buta sebelah kanan, seakan 
matanya seperti buah anggur yang menjorok. Dan ketika aku mimpi juga diperlihatkan disisi 
Ka'bah seorang laki-laki dalam rupa yang paling baik diantara manusia, rambutnya keriting 
dan panjang sampai ke bahunya. Kepalanya seakan meneteskan air, ia letakkan kedua 
tangannya diantara dua pundak laki-laki di sampingnya, dan ia lakukan thawaf (mengelilingi) 
Ka'bah. Aku bertanya: "Siapakah orang itu?". Mereka berkata: "Dia adalah Al Masih bin 
Maryam. Kemudian aku melihat di belakangnya ada seseorang berbadan tegap dengan 
rambut keriting sedangkan mata kanannya buta. Keadaannya seperti orang yang aku lihat 
sebelumnya yaitu, Ibnu Oathan. Tangannya menggandeng pundak dua orang laki-laki di 
sebelahnya dan melakukan thawaf di Ka'bah. Aku bertanya: "Siapakah orang itu?". Mereka 
berkata: "Dia adalah al-Masihud Dajjal". Hadits ini dikuti pula oleh 'Ubaidullah dari Nafi' 


Nang Pe LAS YES ji 


GAN 


A 


éA Hi ME IA Aa Jo ANE 
ور ده رو 5 روو ر ر ر د‎ Pe 2 0 ا‎ 
JON NS ARAN A PATA Gn AAA ahis Ma بین ر‎ GA Jai) 25031 Ja قإذار‎ 
< Ala 2 م‎ AE 56 - se NGA ار‎ A A و‎ 
li KAA CA KS Sa عور عر‎ pan PA جل‎ bad Lanal 


Ateh, 4 2 2 ANG ta 5 - A D s4 LT راي سار‎ P 22 
na قط قال الرهُر‎ ea ST هدا ال جال و‎ PUASA 


3185. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy berkata, aku 
mendengar Ibrahim bin Sa'ad berkata, telah bercerita kepadaku Az Zuhriy dari Salim dari 
bapaknya berkata; "Tidak!. Demi Allah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengatakan 
bahwa 'Isa berkulit putih kemerahan namun beliau berkata: "Ketika aku tertidur (bermimpi), 
aku thawaf di Ka'bah dan ternyata ada seorang yang ranbutnya lebat sedang didampingi 
oleh dua orang laki-laki yang rambutnya meneteskan atau mengalirkan air. Aku bertanya: 
"Siapakah orang itu?". Mereka berkata: "Dia adalah Putra Maryam ('Isa 'alaihis salam).. 
Kemudian aku pergi dan berlalu dan ternyata ada seorang yang badannya berwarna putih 
kemerahan dengan rambut yang lebat sedang mata kanannya buta. Matanya bagaikan buah 
anggur yang menjorok. Aku bertanya: "Siapakah orang itu?". Mereka berkata: "Dia adalah al- 
Masihud Dajjal". Dan orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Oathan". Az Zuhriy 


berkata: "Ibnu Oathan adalah seorang laki-laki d suku Khuza'ah yang mati dalam keadaan 
kafir jahiliyah". 


As 0 3 عو ر )“و رده‎ BAKAT Ns © 8 ok. ار‎ Ted Map 
YANG KU NE 3 ئا شعَيّبٌ عن الزّهريٌ قال أخبرن أبِوسَلمَه‎ pe حد تاا بو الِيَمَان‎ 


٠ 
b-i 2 7 2 


MEN AASA ala sale MAAN e NG EM EK رَضِيَ‎ 


3186. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 'AbdurRahman bahwa 
Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam besabda: "Aku adalah orang yang paling dekat dengan Ibnu Maryam ('Isa) 'alaihis 
salam, dan para Nabi adalah saudara (dari keturunan) satu ayah, sedangkan antara aku dan 
dia (Isa) tidak ada Nabi". 


22 z KAL ا و ار‎ NI ر ېرا ور دو‎ 
PE AE SR NE عبد‎ a WA EN aa 


2 2 
SSI AACA A 


PERY TN bah NI 2 5JEJEE ای ھر یر‎ 


zs 


PAN 


لَ النّاسٍ بِعِيسَى NIN GA gagi‏ خرَة 
SELASA EN AGEN‏ و ديواج 


3187. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan telah bercerita kepada kami Fulaih 
bin Sulaiman telah bercerita kepada kami Hilal bin "Ali dari 'Abdur Rahman bin Abu 'Amrah 
dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam besabda: 
"Aku orang yang paling dekat dengan 'Isa bin Maryam 'alaihis salam di dunia dan akhirat, 
dan para Nabi adalah bersaudara (dari keturunan) satu ayah dengan ibu yang berbeda, 
sedangkan agama mereka satu”. 


NG NA koz و و ا‎ PAN 2 Ing ML 2 A 1747? NAS 
PGN AAA عنمو سی بن عاب عنص فو ان بن شاي‎ en وَقال !ب‎ 
SISA محمد‎ A ANE pa a ya ول الل تلا 2ا‎ 3466 SEL 23 


Ya» SEA عَلَيَهِوَسَلَّمَكَالَرَأَىعِيسَىاءَ‎ AWE WINE a Sana 


A 


SES امن باهو‎ case NG NANANG NG E 


Í‏ ا 


3188. Ibrahim bin Thahman berkata dari Musa bin 'Uqbah dari Shafwan bin Sulaim dari 
'Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam besabda. Dan telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah 
bercerita kepada kami 'AbdurRazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam besabda: "Nabi 'Isa 
'alaihis salam melihat ada seorang sedang mencuri lalu dia bertanya kepadanya: "Apakah 
kamu mencuri?". Orang itu menjawab, "Tidak, demi Allah, yan tidak ada Ilah (yang berhak 
disembah) selain Dia". Maka 'Isa berkata: "Aku beriman kepada Allah dan aku dustakan 
(penglihatan) mataku". 


Pan EAEN BUY يعت الرهُر ي يو‎ ASUS 


2 Li 


Pa A9 سا 22 ساورے وو ر‎ 2. 2 7 25 LA 
CTE صل ال َيْهِوَسَلَمَ‎ LAS AIS رضي‎ Sm 
4 g A A A PATTA 5 
A ANEN ARE SUS A53 Ki 


3189. Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy telah bercerita kepada kami Sufyan berkata, 
aku mendengar Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah 
dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhua bahwa dia mendengar 'Umar radliallahu 'anhum berkata 
di atas mimbar, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
kalian melampaui batas dalam memujiku (mengkultuskan) sebagaimana orang Nashrani 
mengkultuskan 'Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka itu 
katakanlah 'abdullahu wa rasuuluh (hamba Allah dan utusan-Nya"). 


Pa 
5 
< 


SA a e i GA ANGE GAS JA AA 


xÍ AN YAN gas geg AN GANAS AA b KAK 


PAS ii‏ اهارو ها گان 


2 صر‎ 
ES 


Aia sa 


SRA AIA 
3190. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Shalih bin Hayyi bahwa ada seorang laki-laki 
penduduk Khurasan berkata kepada asy-Sya'biy, Abu Burdah telah mengabarkan kepadaku 
dari Abu Musa Al Asy'ariy radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
besabda: "Jika seseorang mendidik sahaya wanitanya dengan baik dan mengajarkan ilmu 
dengan baik kemudian dia membebaskan lalu menikahinya maka baginya dua pahala. Dan 
bila seseorang beriman kepada 'Isa 'alaihis salam kemudian beriman kepadaku maka baginya 
dua pahala. Dan seorang sahaya (laki-laki) bila dia bertaqwa kepada Rabbnya dan mentaati 
tuannya maka baginya dua pahala". 


SÊ NE KE daa KAN 33 AN, SA Ya Dar UKT £ اا بن يُوسف‎ 


رضي CE‏ لكان رول توصل GANG NE Nb) 2533 Jaga ALI‏ ماداد 
JS (onde BESI ANA IAI‏ مَنَ يُكْسَى E PAI‏ من خان 


LE akal عل‎ Aa LAM لصحا ي يقال َم لوي‎ SES Sank 


A NAGI 


KA ea Sula ES و‎ pa 36 
LAYA AE 5 عاك‎ AG کل َي هيد ن عدم‎ BA 


Pa Aa Aan NE TA ah wi Tan La ره‎ S0. یا ع د وو‎ AN A 
9335 jala) قييصة‎ PAS Ni کر‎ 3G PAN بن يو سف‎ Kasa العزيز الححيم] قال‎ 
AYAN 


BEA Ge بو بكر‎ TAS SA 


3191. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Al Mughirah bin an-Nu'man dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu 
berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam besabda: ""Sesungguhnya kalian akan 
dikumpulkan (pada hari giyamat) dalam keadaan telanjang dan tidak dikhitan". Lalu Beliau 
membaca firman Allah QS al-Anbiya' ayat 104 yang artinya ("Sebagaimana Kami telah 
memulai penciptaan yang pertama, begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji 
yang pasti dari Kami. Sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya"). Dan orang yang 
pertama kali diberikan pakaian pada hari giyamat adalah Nabi Ibrahim 'alaihis salam 
kemudian ada segolongan orang dari sahabtaku yang akan diambil dari arah kanan dan kiri 
lalu aku katakan: "Itu Sahabatku". Maka diberitakan kepadaku: "Sesungguhnya mereka telah 
menjadi murtad (keluar dari Islam) sepeninggal kamu". Aku pun hanya bisa mengatakan 
sebagaimana ucapan hamba yang shalih, 'Isa bin Maryam 'alaihis salam: ("Dan aku menjadi 
saksi atas mereka selagi aku bersama mereka. Namun setelah Engkau mewafatkan aku 
Engkaulah yang mengawasi mereka dan Engkau Maha Menyaksikan atas segala sesuatu. Jika 
Engkau menyiksa mereka maka mereka adalah hamba-hamba-Mu dan jika Engkau 
mengampuni mereka sungguh Engkau Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"). (OS al- 
Maidah ayat 117 - 118). Muhammad bin Yusuf Al Farabriy berkata: "Diceritakan dari Abu 
'Abdullah dari Aabishah berkata: 'Murtaddun disini adalah orang-orang yang murtad (keluar 
dari Islam karena menolak membayar zakat) pada zaman (khalifah) Abu Bakr lalu Abu Bakr 
radliallahu 'anhu memerengi mereka". 


Bab: Turunnya Isa putera Maryam 


A 1 
A ee و‎ CA ri 


BEA ا‎ adan ba AS ARA as 


2 


LA 
2 4 


BK PRA AH LA E SIEEN ُرَيَرََرَضِيَ‎ Was 
Ja AN يرو‎ JAN GAS الصَّلِب‎ KS VANS ٽز ل 3 ائ ئ مرڪ‎ 

SARAAN SE ESAI SI 
HA SEA موتو يو‎ IN LN Jagad KENA 


Pa 


[شهيدا 

3192. Telah bercerita kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Ya'qub binIbrahim 
telah bercerita kepada kami bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Sa'id bin Al 
Musayyab mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam besabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, diprediksikan segera 
turun kepada kalian "Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil, dia akan menghancurkan salib, 
membunuh babi, membebaskan jizyah dan harta benda akan banyak tersebar sehingga tidak 
ada seorangpun yag mau menerima (shadagah) hingga pada masa itu satu kali sujud lebih 
baik daripada dunia dan isinya". Kemudian Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, "Bacalah 


firman Allah jika kamu mau: ("Dan tidak ada satu pun dari Ahli Kitab kecuali pasti akan 
beriman kepadanya ('Isa 'alahis salam) sebelum kematiannya dan pada hari giyamat nanti 
'Isa akan menjadi saksi bagi mereka"). (OS an-Nisaa ayat 159). 


4 20 2 &? ر 0 A‏ 2 ر 
E BAE AS SEA SAK‏ ابن شهاب KAKA KAN Ssi ABE‏ 


ML LA A 


FAN ga sg TAI) كيف دي‎ as قال قال ر شولا صاع دى‎ ah 
LAN KAA 


3193. Telah bercerita kepada kami Ibnu Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
Yunus dari Ibnu Syihab dari Nafi, maula Abu Qatadah Al Anshariy bahwa Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Bagaimana sikap 


kalian jika "Isa bin Maryam 'alahis salam turun di tengah-tengah kalian dan menjadi imam 
kalian?". Hadits ini dikuatkan jalur periwayatannya oleh 'Ugail dan Al Awza'iy. 


Bab: Bani Israil 


BAE GG بْنِحِرَاشِ‎ i SAS 32 PARE Jae ga ja SAI 


KAN) SKA NE al ga DANA Gia ANGSANAH عَمْر و‎ 


ر 


AN 


gf 


Mn 23 eneng eka Eae Sa 


PAYAK has engan 33 SIG 
A - AA 


AE AP EA a a a an PA ول متخلا‎ 


A 


PA WAN تخ‎ A prus T PA 
PA, جازم قاط‎ PESAN ne SAE sale su Jala 


BRA‏ وَرُعَنَالْمُعيِسٍ SAI AKA IS LANANG‏ جلا AI gah‏ فما يبس 
KACER, Sea‏ الي حَطْبًا كني aa AANS D‏ 
F Aag AEE SAP abah A 5‏ مار اناد Aig‏ | 


PR 2 


NG ASEAN SEA JONAN An a ENG LS EN 


3194. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 
'Awanah telah bercerita kepada kami 'Abdul Malik dari Rab'iy bin Hirasy berkata, 'Ugbah bin 
'Amru berkata kepada Hudzaifah; "Tidakkah kamu bersedia untuk menceritakan apa yang 
pernah kamu dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Hudzaifah berkata, 
"Sungguh aku pernah mendengar beliau besabda: " Dajjal keluar dengan membawa air dan 
api. Adapun apa yang dilihat manusia sebagai api sebenarnya adalah air yang dingin, dan 
yang dilihat manusia sebagai air sesungguhnya dia adalah api yang membakar. Maka siapa di 


antara kalian yang berjumpa dengannya hendaklah mengambil yang di tangannya yang 
nampak seperti api karena itu adalah air yang segar lagi dingin". Hudzaifah berkata pula, 
"Dan aku juga pernah mendengar beliau shallallahu 'alaihi wasallam besabda: "Ada seorang 
dari kaum sebelum kalian didatangi malaikat untuk mencabut nyawanya lalu ditanyakan 
kepadanya, "Apakah kamu pernah beramal kebaikan?". Orang itu menjawab: "Aku tidak 
tahu". Dikatakan kepadanya: "Coba kamu ingat-ingat". Orang itu kembali menjawab: "Aku 
tidak tahu apapun, kecuali aku pernah melakukan transaksi jual beli sesama manusia, 
terhadap yang diberi kelonggaran hartanya pun aku memberi toleransi waktu untuk 
membayar hutangnya, dan terhadap yang kesulitan aku memaafkan. Allah pun kemudian 
memasukkannya ke surga". Lalu Hudzaifah berkata lagi: "Dan aku juga pernah mendengar 
beliau shallallahu 'alaihi wasallam: "Ada seseorang ketika kematiannya sudah hampir dekat 
dan sudah tidak punya harapan untuk bertahan hidup, dia berwasiat kepada keluarganya: 
"Jika nanti aku meninggal dunia, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak lalu nyalakanlah api 
pada kayu-kayu itu (untuk membakarku) hingga apabila api telah melumat dagingku dan 
menghancurkan tulang belulangku, hingga setelah menjadi abu maka ambillah, 
kumpulkanlah abu jasadku itu lalu lihatlah suatu hari ketika angin berhembus kencang, maka 
kalian hanyutkanlah abu jasadku itu ke sungai. Keluarganya pun melakukan wasiatnya. Pada 
hari giyamat Allah memgumpulkan kembali abu jasadnya itu lalu dihidupkan, kemudian dia 
ditanya: "Mengapa kamu lakukan itu?". Orang itu menjawab: "Karena aku takut kepada- 
Mu". Maka Allah mengampuni orang itu". 'Uqbah bin 'Amru: "Dan aku mendengar beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam besabda seperti itu dan disebutkan bahwa orang yang dimaksud 
itu pekerjaannya sebagai tukang penggali kubur". 
A 


وء ووت A‏ مد م Z‏ 


23 3 SN 2 KANG Ag AN بشم‎ ai 


4 


ار و dasa‏ طفق 
a alas‏ معنو جه يكال وهو PAN JENG‏ 
AA el SA) Kan PASAL‏ 


5 


3195. Telah bercerita kepadaku Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepadaku Ma'mar dan Yunus dari Az Zuhriy berkata, 
'Ubaidullah bin "Abdullah telah mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma, keduanya berkata: "Ketika sakit Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
semakin parah, Beliau memegang bajunya dan ditutupnya mukanya. Bila sudah sesak, beliau 
lepaskan dari mukanya. Dalam keadaan selalu seperti itu beliau bersabda: "Laknat Allah 
tertimpa kepada Yahudi dan Nashara karena mereka menjadikan kuburan para Nabi mereka 
sebagai masjid-masjid". Beliau mengingatkan (kaum Muslimin) atas perbuatan mereka 
(Yahudi dan Nashara). 


<á 


ehi و‎ DAN Aa Ss kig kas 54 NGANG KANG حَدَدْنِي محمد وام و‎ 


و A‏ و 


EN قال‎ kasak ڪن الَبيَ صل‎ TA 3 MASALEIE 


2 A ر‎ 2 SAT £? م‎ 

GI SATA بَعْدِي وَسَيَكو ن‎ SA BA ء لماه ك دبي‎ SIR نشو‎ Jala 
عو‎ 1 E Ka, Aa عار لح‎ AN 
PARA LA T ol SISA JG 
3196. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Ja'far telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Furat Al Qazaz berkata, aku 
mendengar Abu Hazim berkata; "Aku hidup mendampingi Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
selama lima tahun dan aku mendengar dia bercerita dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
yang besabda: "Bani Isra'il, kehidupan mereka selalu didampingi oleh para Nabi, bila satu 
Nabi meninggal dunia, akan dibangkitkan Nabi setelahnya. Dan sungguh tidak ada Nabi 
sepeninggal aku. Yang ada adalah para khalifah yang banyak jumlahnya". Para shahabat 
bertanya; "Apa yang baginda perintahkan kepada kami?". Beliau menjawab: "Penuihilah 
bai'at kepada khalifah yang pertama (lebih dahulu diangkat), berikanlah hak mereka karena 
Allah akan bertanya kepada mereka tentang pemerintahan mereka". 


ae haah 


e 
P 


W 


2 - Pd 5 4 و‎ 2 5 Z / 4 2 LA A 1G 
k ڪن ڪَطاءِ ي يمار‎ Le PIA يديا ي مر‎ ht 
- Ls 
5 - 
Ži د‎ Ai Zoko 22224A | ع ) السرم 1م ا‎ NERA? I ا‎ - 
» “7 AS Ac P او‎ A ار ار‎ 23 Z7 Ten < 2 A 2 ET a Pa 
byas دو النَصَارَى قال‎ AINI ع حَٿى لۇ سَلحكواجِخَرَ صب ل لڪ تمو ۀقلتا يار سو‎ Nah 


3197. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah bercerita kepada kami Abu 
Ghassan berkata, telah bercerita kepadaku Zaid bin Aslam dari 'Atha' binYasar dari Abu Sa'id 
radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam besabda: "Kalian pasti akan 
mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta 
demi sehasta hingga seandainya mereka manempuh (masuk) ke dalam lobang biawak kalian 
pasti akan mengikutinya". Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah yang baginda maksud 
Yahudi dan Nashrani?". Beliau menjawab: "Siapa lagi (kalau bukan mereka) ". 


A 


هس 5 a NA, AE EDT‏ ا ape MT‏ كوم دوع 
SE SAN ALE SAS Tahan, gas SAS‏ يقلا أذ ر ضى JELEN‏ 


Pa < 2 


D و وو وکر‎ A 2 EE 2 9 2 
MEI 5 351356! TEA ABS AMN س فذ كرو‎ SEE 3255 
3198. Telah bercerita kepada kami 'Imran bin Maisarah telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Warits telah bercerita kepada kami Khalid dari Abu Oalabah dari Anas bin Malik radliallahu 
'anhu berkata: "Orang-orang menyebut-nyebut tentang api dan lonceng (dalam 
mengusulkan cara memanggil shalat). Lalu ada juga diantara mereka yang mengusulkan 
seperti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nahrani. Maka Bilal radliallahu 'anhu 
diperintahkan untuk mengumandangkan adzan dengan pengulangan dua kali dan igamat 
secara ganjil". 


27A 


A LA 7? Z Z 
A A 2 Pa" (3 8 £ و2‎ ga و ر و و‎ 0 
ضىّ‎ NE gê 3 pada E الضحى‎ NE jie عن الا‎ Kei 
ae - Z As - 


£ A A 2 2 
SEN aana NANAS ANIS ته و‎ AA ASIN کات کر‎ GEN 
pd eg 


3199. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Abu adl-Dluha dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia 
membenci seseorang (ketika shalat) bertolak pinggang dan berkata bahwa orang-orang 
Yahudi melakukannya. Hadits ini diikuti pula oleh Syu'bah dari Al A'masy. 


SE EA, a gi 33 من لوقيو‎ Nasa د‎ ISA 


A 


BN ر‎ 


LSI dome JA) NA من لاس‎ JI Ilas 
A 4 T A dag SA EKA A A -fyz 3 Me Za 
SI II KS BAJU JA Ja SEA دو‎ KANG Si 


< Pd 


قيراطة A AN EM SELANG‏ وبر شيا إلى 


و 


صَلَاةٍالْعَضَرِ عَلَّ قِيرَاطٍ قراط قَعَمِلَتٌ التّصَارَى مِنْنصف اهار إلى aja ANN‏ اط قي راط نح 


Z 


E ES data ANA 
جر مر تون فَعَضبَت الَو د‎ PMA الم علق اليو‎ Ad), PARU 
NE ina UN J WANG BALI AKA IWAN 
Lisan SIG 


3200. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari 
Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya masa hidup kalian dibandingkan masa umat-umat yang dahulu hanyalah 
bagaikan antara 'Ashar hingga terbenamnya matahari. Dan perumpamaan kalian 
dibandingkan orang-orang Yahudi dan Nashrani seperti seseorang yang mempekerjakan para 
pekerja, ia berkata: "Siapa yang mau bekerja untukku hingga pertengahan siang dengan 
upah satu girath satu girath, maka orang-orang Yahudi melaksanakannya dengan upah satu 
girath. Kemudian dia berkata lagi: "Siapa yang mau bekerja untukku mulai pertengahan 
siang hingga waktu shalat 'Ashar dengan upah satu girath?. Lalu orang-orang Nashrani 
mengerjakannya dengan upah satu girath. Kemudian dia berkata lagi: "Siapa yang mau 
bekerja untukku mulai waktu shalat 'Ashar hingga terbenam matahari dengan dua girath?. 
Maka kalianlah yang mengerjakan mulai dari shalat 'Ashar hingga terbenam matahari 
dengan upah dua girath. Ketahuilah bahwa kalian mendapatkan pahala dua kali". Maka 
orang-orang Yahudi dan Nashrani marah seraya berkata: "Kami yang lebih banyak amal 
namun lebih sedikit upah!". Maka Allah 'azza wajalla bertanya: "Apakah ada yang aku zhalimi 
dari hak kalian?". Mereka menjawab; "Tidak". Allah berfirman, "Itulah karunia dari-KU yang 
AKU berikan kepada siapa yang AKU kehendaki". 


AN رضي‎ PATA 4 قال‎ ANN 3 jab bb SAH ا‎ Wae Lae ea esis 
Agen AS ANE a sale PAUS arang ع‎ 
A 


4 


kasak Na ih AE KAN KERA 


A 


3201. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
'Amru dari Thawus dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Aku mendengar 'Umar bin 
Al Khaththab berkata: "Semoga Allah membinasakan si fulan, tidakkah dia mengetahui 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Semoga Allah melaknat Yahudi, 
karena telah diharamkan atas mereka lemak hewan (sapi dan kambing) namun mereka 
mencairkannya lalu memperjual belikannya". Hadits ini dikuat kan jalur perawinya oleh Jabir 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


29 


KENAA 32 ME AS BAN E ats MEA AE 5 “Sin 


Z 


PASAL NG a AE صل‎ NG يدالو ين ڪَمرو‎ 
Banaran San BA KEK ae JENG 


3202. Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim adl-Dlahhak bin Makhlad telah mengabarkan 
kepada kami Al Awza'iy telah bercerita kepada kami Hassan bin 'Athiyyah dari Abi Kabsyah 
dari 'Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sampaikan 
dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah (apa yang kalian dengar) dari Bani Isra'il dan itu 
tidak apa (dosa). Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah 
menempati tempat duduknya di neraka". 


AJE AE YAA STAN يز‎ AE 


5 NGING as a yan LA الله صل‎ 23518 KAI > PB NIAS IE PPAS 

3 التَصَارَى لا na‏ حالفو 2 

3203. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin "Abdullah berkata, telah bercerita 

kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab berkata: Abu Salamah bin 'Abdur 

Rahman berkata bahwa Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: bahwa Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir (mewarnai 
rambut atau jenggot), maka selisihilah mereka" (berbeda dengan mereka). 


aa ودام‎ 


Kaya Pa NN ا و‎ 
lah KE KASN “4 Pa nan AS 


> م ب‎ 2 kal م وح‎ é Gn و‎ a ALAL 2 
SANG PE Gea ba van Paha GL وَسَلَْمْكَالَكَالَرَسُو ل الله صل‎ 


وه 


TENIS مت‎ kain SAE ISA مَا تقال‎ ANE KAI 544$ EK 


3204. Telah bercerita kepadaku Muhammad berkata, telah bercerita kepadaku Hajjaj telah 
bercerita kepadaku Jarir dari Al Hasan telah bercerita kepada kami Jundab bin 'Abdullah di 
masjid ini dan kami belum lupa sejak dia bercerita dan kami tidak khawatir bahwa Jundab 
berdusta atas nama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seseorang di antara umat sebelum kalian 
menderita luka-luka tapi dia tidak sabar lalu dia mengambill sebilah pisau kemudian 


memotong tangannya yang mengakibatkan darah mengalir dan tidak berhenti hingga 
akhirnya dia meninggal dunia. Lalu Allah Ta'ala berfirman: "Hamba-Ku mendahului Aku 
dengan membunuh dirinya maka AKU haramkan baginya surga". 


Bab: Hadits tentang penyakit kusta, kebotakan, dan buta pada kalangan bani Israil 


SJ IE GA و‎ KESAN حَدَكْنِي‎ 


ر م بو 


SA SAS حو‎ a و سن‎ SEDYA KANE as BR NE 
ADE Jeh NGA ADA AE AANE ياوا‎ K RPAC 


EEAS RE Sada gala EA ISI رسو‎ AA او‎ SPAH 
KEBAL GESA Ja EA Alap ار ص و اهر‎ 
CA Pa EL ALATAS yaa aa 
SENA HJ NGA LANJENG NG aka 
BIS KELI 5 MISI YAA 
PEE NI IG وَكَالَ‎ IA AG NGANG ESA JUN GG IE 2 

SAYA PAT al bs pas YEN IDA EA IE‏ مال أي 


PE EAE Ma BAN JBS iii‏ ادِمِنَإِيِلِ وََدَارَادِمِنَ 


بر وھا اومن عى eigid KERATAN pg IA‏ 
ee as‏ وبك اساك PALA AL‏ ا و اى اور اال 
EN e‏ 6 كتير قال له کار f ETE‏ 
LÉN‏ قير PES, AJA NGA‏ رعق كاير قَقَالَإِنَ كنت uda, KAB‏ 


SR عليه‎ SA JAN anna FN set 
ھال ر غ لک رتیل‎ LI EN كتكو‎ UII SS کت‎ 
ےو‎ 


2 
AG Z A Pe í x z و‎ 2 £ WA 7 و‎ 2 4 
TAI SAI SN WA Ê ANG SR A3 a 
A, 


” 2 


AB 23 ni م و‎ 


ANGE Z‏ روو < مه ع pon‏ و اس 

DANA PEI us aN ALS us KI 
على صَاحبَيّكَ‎ bna EEN g SI ANEN GG Na dal S i oag ال‎ 
3205. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Ishaq telah bercerita kepada kami 'Amru bin 
"Ashim telah bercerita kepada kami Hammam telah bercerita kepada kami Ishaq bin 
'Abdullah berkata, telah bercerita kepadaku 'Abdur Rahman bin Abu 'Amrah bahwa Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bercerita kepadanya bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Muhammad telah bercerita 
kepada kami 'Abdullah bin Raja' telah mengabarkan kepada kami Hammam dari Ishaq bin 
'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Abdur Rahman bin Abu 'Amrah bahwa Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bercerita kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga orang dari Bani Isra'il yang menderita sakit. Yang 
pertama menderita penyakit kusta, yang kedua berkepala botak dan yang ketiga buta. 
Kemudian Allah Ta'ala menguji mereka dengan mengutus malaikat menemui mereka. 
Pertama, malaikat mendatangi orang yang berpenyakit kusta lalu bertanya kepadanya: "Apa 
yang paling kamu sukai?". Orang ini menjawab: "Warna kulit dan kulitku yang bagus karena 
sekarang ini manusia menjauh dariku". Beliau melanjutkan: "Maka malaikat itu mengusap 
kulitnya hingga hilang dan berganti dengan warna dan kulit yang bagus". Lalu malaikat 
bertanya lagi; "Harta apa yang paling kamu sukai?". Orang itu menjawab, "Unta". Perawi 
berkata: "Atau sapi", perawi ragu bahwa orang yang berpenyakit kusta ataukah yang 
berkepala botak. Yang satu berkata, "Unta" dan yang lainnya berkata, "Sapi". Maka dia diberi 
puluhan unta, lalu malaikat berkata: "Semoga pada unta-unta itu ada keberkahan buatmu". 
Kemudian malaikat itu mendatangi orang yang berkepala botak dan bertanya kepadanya: 
"Apa yang paling kamu sukai?". Orang ini menjawab: "Tumbuh rambut yang bagus dan 
penyakit ini pergi dariku karena sekarang ini manusia menjauh dariku". Beliau melanjutkan: 
"Maka malaikat itu mengusap kepala orang ini hingga hilang dan berganti dengan rambut 
yang bagus". Lalu malaikat bertanya lagi: "Harta apa yang paling kamu sukai?". Orang itu 
menjawab; "Sapi". Maka dia diberi seekor sapi yang sedang bunting lalu malaikat berkata, 
"Semoga pada sapi itu ada keberkahan buatmu". Kemudian malaikat itu mendatangi orang 
yang buta lalu bertanya kepadanya: "Apa yang paling kamu sukai?". Orang ini menjawab: 
"Seandainya Allah Ta'ala mengembalikan penglihatanku sehingga dengan penglihatan itu 
aku dapat melihat manusia". Beliau melanjutkan: "Maka malaikat itu mengusap mata orang 
ini hingga Allah Ta'ala mengembalikan penglihatannya". Lalu malaikat bertanya lagi: "Harta 
apa yang paling kamu sukai?". Orang itu menjawab: "Kambing". Maka dia diberi seekor 
kambing yang bunting". Maka kedua orang yang pertama tadi hewan-hewannya 
berkembang biak dengan banyak begitu juga orang yang ketiga, masing-masing mereka 
memiliki lembah untuk mengembalakan unta-unta, lembah untuk mengembalakan sapi-sapi 
dan lembah untuk mengembalakan kambing-kambing. Kemudian malaikat itu mendatangi 
orang yang tadinya berpenyakit kusta dalam bentuk keadaan seperti orang yang berpenyakit 
kusta lalu berkata: "Saya orang miskin yang bekalku sudah habis dalam perjalananku ini dan 
tidak ada yang menyampaikan aku hidup hingga hari ini kecuali Allah Ta'ala. Maka aku 
memohon kepadamu demi orang yang telah memberimu warna dan kulit yang bagus berupa 
seekor unta, apakah kamu mau memberiku bekal agar aku dapat meneruskan perjalananku 
ini?. Maka orang ini berkata: "Sesungguhnya hak-hak sangat banyak (untuk aku tunaikan) ". 
Lalu Malaikat bertanya kepadanya, "Sepertinya aku mengenal anda. Bukankah kamu dahulu 
orang yang berpenyakit kusta dan manusia menjauhimu dan kamu dalam keadaan fagir lalu 
Allah Ta'ala memberimu harta?". Orang ini menjawab: "Aku memiliki ini semua dari harta 


warisan turun menurun". Maka malaikat berkata: "Seandainya kamu berdusta, semoga Allah 
Ta'ala mengembalikanmu kepada keadaanmu semula". Kemudian malaikat itu mendatangi 
orang yang dahulunya berkepala botak dalam bentuk keadaan orang yang berkepala botak, 
lalu malaikat berkata sebagaimana yang dikatakan kepada orang pertama tadi lalu orang 
yang dahulunya berkepala botak ini menjawab seperti jawaban orang yang dahulunya 
berpenyakit kusta lalu malaikat berkata: "Seandainya kamu berdusta, semoga Allah Ta'ala 
mengembalikanmu kepada keadaanmu semula". Lalu malaikat mendatangi orang yang 
dahulunya buta dalam bentuk sebagai orang buta lalu berkata: "Saya orang miskin yang 
bekalku sudah habis dalam perjalananku ini dan tidak ada yang menyampaikan aku hidup 
hingga hari ini kecuali Allah Ta'ala. Maka aku memohon kepadamu demi Dzat yang telah 
mengembalikan penglihatanmu berupa seekor kambing, apakah kamu mau memberiku 
bekal agar aku dapat meneruskan perjalananku ini?. Maka orang ini menjawab, "Dahulu aku 
adalah orang yang buta lalu Allah Ta'ala mengembalikan penglihatanku dan aku juga seorang 
yang fagir lalu Dia memberiku kecukupan, maka itu ambillah sesukamu. Demi Allah, aku 
tidak akan menghalangimu untuk mengambil sesuatu selama kamu mengambilnya karena 
Allah Ta'ala". Maka malaikat itu berkata: "Peganglah hartamu. Sesungguhnya kalian sedang 
diuji dan Allah Ta'ala telah ridla kepadamu dan murka kepada kedua temanmu". 


Bab: Hadits gua 


NA A مد واه‎ ata 2,74 روم 7 وو مم‎ sê | 1م وه‎ A Pap 
2 و‎ org 5 00 LoL ANK رر‎ {zai ر‎ AA وم 44- و‎ 
| Hina SSS Era و‎ SDS US قال‎ jaa صل‎ AN a 


4 A 5 w: ad & 7 5 کر‎ A A 2 wé 5 1 bet م‎ 
Vm NENGA GS) sa Rear ققال‎ (AE GAS صاب مَطر 338 الى عار‎ 
0 و(‎ 52 2 AG 5 4 sa. . Pe 0 و‎ A 2 Ga A > TA 2... 

الصدَقَقَليد ع کل ر ia Jan‏ بمَا GAS AA IAI‏ في هِقَقَالَوَ AN AAA‏ إن كنت AS‏ أنه 
A‏ 2 


2 9 ے رر‎ AK 1 3 5 حر عأس رار‎ LL سه 4ك عه ر‎ z 0 T 5 0 A3 
PAYA PG ذلِكَ الَرَ‎ SEGI SAS BIG PANE BIS عمل‎ MAS 


2 
ار‎ er 


AAKI Aa, LAAT 117 NANA a مر‎ ANG د‎ Aa ga 24م ف‎ | o 
SUS JAS Nde E idas أنه آتاني‎ NEAN Go Ai 


NG 


— 


ىه 2 وس مع 


Li كُنْتَتَعْلَمْ‎ BBG IS AS FIS ES na 


r 


AA y Ea a م مه‎ NA a AAKE aA RAL لی‎ 7 NG 
ol AIS الا حر الله )5 كنت تلم أنه‎ usa ea 
د اكه جه ته قد قداو اھ‎ ALAN Ka Pe An - TEKS Kas Zag 
e g - . . 5 - و هم‎ 5 . 2 8 

Z 


2 z 
A دده - ےم‎ A 
SANG 1214 2 TA et 2 a ت‎ 472 A رو‎ cs Lae - - 
Kelas IE ES Dgn Fe وَعِيالي يَتَضَاغَوَ نَمِنَ الْجُو ع فكىَت لا أسقيمم‎ 
214 Bai دوا‎ AP rapat Ara aa KA ia دح‎ 
فعلت‎ LS SIS SE AAN AL a 3 x وَكْرِهْ تن أدعَهِمَا‎ 
A na AN ICN Tar تر 4 عع‎ Bn Ar امج‎ UAS LE AAL AK 
SIRI IS MAN نَظرُوا‎ S3 AAN GESER Paan 


r 


: ba 3 ا‎ pe 7 AM A, AN ala و ر‎ 
Sl (TSI Laa ji GS أي راو‎ AL ae ipa LN ISS ALS 


AN 


P 


AL ALA ank Lena 535 Sun ویتار‎ 


PAP, KAKA en SES Co ahan A 


A 


ZI 34227A - 

3206. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Khalil telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin 
Mushir dari 'Ubaidullah bin "Umar dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga orang dari orang-orang sebelum 
kalian yang ketika sedang bepergian turun hujan lalu ketiganya masuk kedalam gua namun 
kemudian gua itu (pintunya) menutup mereka. Kemudian diantara mereka berkata kepada 
yang lainnya: "Demi Allah, wahai kawan, tidak akan ada yang dapat menolong kalian kecuali 
kejujuran (kebajikan). Maka masing-masing dari mereka berdo'a dengan apa yang mereka 
ketahui sebagai suatu kebajikan. Maka seorang diantara mereka berkata: "Ya Allah, sungguh 
Engkau mengetahui bahwa aku pernah punya seorang pekerja uang bekerja untukku dengan 
upah satu farag (tiga sha') berupa beras lalu dia pergi dan meninggalkan upahnya itu 
kemudian aku sengaja dari beras itu aku jadikan benih dan aku tanam sehingga berkembang 
lalu dari hasilnya itu aku belikan seekor sapi. Suatu hari dia dating dan memint aupahnya 
yang dului lalu aku katakan kepadanya, "Lihatlah sapi itu. Itulah upah mu yang satu farag itu 
ambil dan giringlah pulang". Orang itu berkata, "Yang menjadi hakku hanyalah satu farag 
beras". Aku katakan kepadanya: "Ambillah sapi itu karena dia hasil yang aku kembangkan 
dari upah berasmu". Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu 
semata karena takut kepada-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami". Maka pintu gua itu 
terbuka sedikit. Lalu orang yang lain berkata: "Ya Allah, sungguh Engkau telah mengetahui 
bahwa aku memiliki kedua orangtua yang sudah renta. Dan setiap malam aku membawakan 
bagi keduanya susu dari kambing milikku. Pada suatu malam, aku terlambat mendatangi 
keduanya sehingga ketika aku dating keduanya sudah tertidur sementara keluargaku dan 
anak-anakku menangis karena kelaparan sedangkan aku tidak akan memberi minum kepada 
mereka sebelum kedua orangtuaku dan aku enggan untuk membangunkan keduanya dan 
aku juga enggan meninggalkan keduanya dengan meminum jatah susu keduanya. Dan aku 
terus menunggu dalam keadaan seperti itu hingga terbit fajar. Ya Allah, seandainya Engkau 
mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata karena takut kepada-Mu, maka bukakanlah 
celah untuk kami". Maka pintu gua itu kembali terbuka sedikit hingga mereka dapat melihat 
langit. Kemudian orang yang ketiga berkata: "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa 
aku mempunyai mempunyai anak pamanku (keponakan) yang merupakan manusia yang 
paling aku cintai dan aku pernah menginginkan dirinya untukku namun dia menolak kecuali 
bila aku dapat memberinya uang sebanyak seratus dinar. Maka aku bekerja dan berhasil 
mengumpulkan uang tersebut. Lalu aku temui dia dan aku berikan uang tersebut dan dia 
mempersilakan dirinya untukku namun ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya dia 
berkata: "Bertagwalah kepada Allah, dan janganlah kamu renggut keperawanan kecuali 
dengan haq". Maka aku berdiri lalu pergi meninggalkan uang seratus dinar tersebut. Ya 
Allah, seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata karena takut 
kepada-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami"."Maka Allah membukakan gua itu untuk 
mereka lalu mereka keluar". 


PN AA IE PSR EA ANU Si‏ 333 الله 
AM 5 Sana GS‏ قول اام ا eja‏ 


Te‏ و ص ص سس 


TA AE sêka INA ISA تاكالم يكاټ على كك َمِل‎ 


BEN UNJ Ru ابَنِي‎ SEA IS 33 558 


ai Ss lA ا‎ A اور ر‎ = 57 ahi NG EA 04 Tee GANG CEE 
حَسَبِيَ الله‎ TEE کت بی‎ Hina Ss LAN Ane 


3207. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari 'Abdur Rahman yang bercerita bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu yang katanya dia mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita dari kalangan Bani Isra'il yang 
ketika sedang menyusui bayinya lewat seorang laki-laki tampan dan gagah sambil 
menunggang tunggangannya di hadapan wanita itu. Wanita itu berkata: "Ya Allah, janganlah 
Engkau matikan anakku sebelum dia menjadi seperti pemuda itu". Maka spontan saja 
bayinya berkata; "Ya Allah, janganlah Engkau jadikan aku seperti dia". Lalu dia kembali 
mengisap puting susu ibunya". Kemudian keduanya lewat di hadapan seorang wanita yang 
sedang diseret dan dipermainkan lalu ibu sang bayi berkata: "Ya Allah, janganlah Engkau 
jadikan anakku seperti dia". Maka sang bayi berkata: "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia". 
Bayi itu selanjutya berkata: "Sesungguhnya pemuda penunggang itu adalah orang kafir 
sedangkan wanita tadi, orang-orang menuduhnya kamu telah berbuat zina namun dia 
berkata: "Cukuplah bagiku Allah (sebagai Pelindung) " dan orang-orang mengatakan kamu 
mencuri maka dia pun tetap berkata: "Cukuplah bagiku Allah (sebagai Pelindung) ". 


A‏ و دسا 


کا AA SAE AE EA AN gA JASA AA‏ ين 
JIKA Sein‏ السب صل اله “عليه mm‏ 
Abad‏ رأ بغي Jaa Ah Sena‏ قرعت مو a‏ هعفر ابه 


3208. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Talid telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb 
berkata, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada 
seekor anjing yang sedang berputar-putar dekat sebuah sumur dan hampir mati karena 
kehausan lalu dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina Bani Isra'il lalu wanita itu 
melepas sepatunya (dan mengambil air dengan sepatu itu) kemudian memberi minum 
anjing tersebut sehingga dia diampuni karena perbuatannya itu". 


SI AAN NE KE AA a عَن‎ ANA ME ANA 


GAN JANG Ia و کات ٽف يَدَي حَرَ‎ adana ERA Á feg Gái 


Jian Asal AE NABA JA PAN‏ هذه و يفو SE LAM‏ إِسَرَابِيلَ 


ماس م م 


حِينَانَحَدَهَانْسَازُ م A‏ 


3209. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Humaid bin 'AbdurRahman bahwa dia mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada tahun 
hajji (akhir masa pemerintahannya) berdiri di atas mimbar sambil memegang jambul 
rambutnya sedangkan di sampingna ada pengawalnya lalu berkata: "Wahai penduduk 
Madinah, mana 'ulama kalian. Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hal 
semacam ini dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Bani Isra'il binasa karena para wanita 
mereka melakukan ini". 


5 


PE Pa ka 2a ko z ta EGSA 7 اح 24 2 علد‎ 
سَلمَهعَ نأي هر ير هرضي‎ am ES da A اهيبن‎ AN SA a A AGA PANG 


3G 


25) 36 Sh AN gag aki áa BNI عله کيو‎ ZA ANNA. وو‎ MAN 
akk: عمر ب‎ AO ÉG Alaah ANNA) 


3210. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh telah ada pada setiap umat-umat 
sebelum kalian para muhaddits (orang-orang yang selalu berpandangan lurus/punya firasat 
tinggi) dan seandainya mereka ada pada umatku ini tentu dia adalah 'Umar bin Al Khaththab 
radliallahu "anhu". 


, نأي‎ Aa Lag Maa a 33 Karas تكد دكا ميك شار‎ 


KTB INA دفني‎ n BEN صل‎ NEEN ge 56 d asi 


A AF 2 AZ‏ سس 


Puas a کو قال لا‎ SS ba vse FP ركوو‎ 5 
KE NG فيه ملا‎ AE ga aE AS SAS PAS يه‎ PANG 


Z NG sa Tag, 2 و‎ TANG NG 
وملا پک اعدا ب قاو سی الإ هذه انق يو أو ى اللَمإِلَهَذِآَنَكَمَاعَدِي وَكَالَقِيسُوامَابَيتجُمَا‎ 


S 
م‎ 


Af قف‎ A P AKU ag 
ik 2. 2 r 
PANAS فو جد إلى هزه قر‎ 


3211. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Abu 'Adiy dari Syu'bah dari Qatadah dari Abu ash-Shiddig an-Najiy dari Abu 
Sa'id Al Khudriy radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Ada 
seorang dari kalangan Bani Isra'il yang telah membunuh sembilan puluh sembilan orang 
manusia kemudian dia pergi untuk bertanya (tentang peluang ampunan). Maka dia menemui 
seorang pendeta dan bertanya kepadanya, "Apakah ada pintu taubat buatku'. Pendeta itu 
menjawab, "Tidak ada". Maka orang ini membunuh pendeta tersebut. Kemudian dia 
bertanya lagi lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya: "Datangilah desa anu". 
Kemudian orang itu (pergi menuju desa dimaksud) dan ketika hampir menemui ajalnya dia 


bangkit sambil memegang dadanya namun akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian itu 
malaikat rahmat dan malaikat adzab (siksa) berselisih lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada 
bumi yang dituju (desa untuk mencari taubat) agar mendekat dan mewahyukan kepada 
bumi yang ditinggalkan (tempat dia melakukan kejahatan) agar menjauh lalu berfirman 
kepada kedua malaikat itu: "Ukurlah jarak keduanya". Ternyata orang itu lebih dekat ke desa 
yang dituju maka dia diampuni". 


يس 2A‏ ودام 0 159 DZA‏ و ر کے ا۶و E ka PEPA ae hs 2 Ai‏ 
USS‏ عبن عبد SAS al‏ سفيان حَدثتاا بو ال ee NE‏ سَلْمَةعَنَ أبيهرَيْرَةٌ 


IM 
س‎ J 


4 ANE ga Pera 0 > هدوم‎ 4 A 2737 
JET MEN TEJ SE ANA AAA ر سول الک صلی‎ pe NGAEN رضي‎ 


A 
- 


BAN شا“‎ ENENG en AAN AA انال‎ 28 23 22 aA عو‎ 

يَسُونبَكَرَةَإذْرَ كاضر اقات إا م aa A GN JU AI Ae USA‏ 
تکل قال قاق ا و م دا کاو ایو بك 23 SANG ES a AA‏ * 
BA‏ ومن مذ 5.13 )33 akadi‏ رج لق غتمهإذعد دب 


Z 
0 


7 r LA < 
1ددع‎ al WAR A MAA aAa NAE D A aN فده د‎ 
- 


P -‏ 23 9 ر م و ر سم 2 
OA Ala AK 2 Kua‏ إل اانه ,2 I A LUSA A1‏ 
gain) |‏ وَءَلارَ اع لها bilig WE ANGGA Ni EII‏ | 
بع يوم راي J SAS‏ سن MIO Pend‏ دجب ب ل فإني اومن وابو ب و 


ر وور Sykt PAA PANG‏ ےچ a? 2 22721 la 2 LINA‏ ره هم PARA‏ 
و pad‏ وما هماو حد تا عل yana Ea SS‏ عَنَسَعْدِ S‏ معنا ي سَلمَه عَنَأبِي 


و 7 له a2,‏ 2 
5 ال AZ aan‏ 2 
هر يرعن التب صل الله aan kaa A‏ 
.2 رام 22 
A‏ 


3212. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
telah bercerita kepada kami Abu 'Abdur Razzaq-Zanad dari Al A'raj dari Abu Salamah dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat Shubuh (setelah selesai) Beliau menghadap kepada jama'ah lalu 
bersabda: bersabda: "Ada orang yang sedang menggiring sapi betina lalu ketika 
ditungganginya dia memukul sapi tersebut, lalu sapi itu berbicara, "Aku diciptakan bukan 
untuk dipukuli seperti ini, tapi aku diciptakan untuk membantu pengembangan sawah 
ladang". Lalu orang-orang berkata: "Maha suci Allah, sapi dapat berbicara?" Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku beriman tentang kejadian itu, begitu juga Abu 
Bakar dan 'Umar". Saat itu keduanya tidak hadir disana. Dan ada pula seseorang yang sedang 
bersama kambingnya lalu ada seekor serigala yang akan memangsa kambingnya dan ketika 
serigala itu membawanya kabur, orang itu mencarinya seakan dia mengawasi kambingnya 
dari ancaman serigala maka serigala itu berbicara kepadanya: "Kini kamu merasa 
menjaganya dari aku tapi siapa yang menjaganya pada hari berburu saat tidak ada 
pengembala yang mengawasinya?". Lalu orang-orang berkata: "Maha suci Allah, serigala 
dapat berbicara?". Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku beriman tentang 
kejadian itu, begitu juga Abu Bakar dan 'Umar". Saat itu keduanya tidak hadir disana. Dan 
telah bercerita kepada kami 'Ali telah bercerita kepada kami Sufyan dari Mis'ar dari Sa'ad bin 
Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


ag 
ول‎ 273 24 


ANG NGA? ai PE a م‎ bla 2222 و 1 ےو د‎ 259, 
JGIWA رَنَاعَبَدَالرَزَاقَعَنَمَعْمَرِ عَنَهَمَامعَنَأبيهِرَيرَهَرَضِيَ‎ a 
2 - SA - 4 - PA & 
Le ا‎ ^ 0 AAN ا‎ 3 AKA NA ور‎ Ag De Ae ور او و‎ 
جل الذي اشترى العَقَارَفي عَقاره‎ TIA PAN UAS جل‎ aba صل الله يه سلما شةر ى ر جل‎ al 
2 EE P A? 3 573 -i w 4,77 RA ALA a s TA LA 1 a 
Wen ASIP IN منك‎ 3 ANG) akis JS له الذي اشَتْرَى الْعَقَارَ‎ JUS جر ةف اذهب‎ 


Ta 
<: 5 


LÉ قال الذي حا‎ A ضإِنَّمَابِمَدُكَ‎ NU IN JE KI 


- u 


An 2.e را رر‎ TA? a رھ‎ < Kn AUZ- s A - LENAN اس‎ 2 £ 
KENA 985 ENI ASET Nas حر ل جار‎ NIGANG JER TEA KI 


3213. Telah bercerita kepada kami Ishag bn Nashr telah mengabarkan kepada kami 'Abdur 
Razzaq dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang membeli sebidang tanah 
dari orang lain kemudian laki-laki yang membeli tanah itu mendapatkan sebuah guci yang di 
dalamnya ada emas. Maka orang yang membeli tanah itu berkata: "Ambillah emas milikmu 
karena aku hanya membeli tanah dan bukan membeli emas". Lalu orang yang menjual 
rumahnya berkata, "Yang aku jual adalah tanah ini dan apa yang ada didalamnya". Akhirnya 
kedua orang itu meminta pendapat kepada seseorang, lalu orang yang dimintai pendapat itu 
berkata, "Apakah kalian berdua mempunyai anak?. Laki-laki yang satu berkata, "Aku puya 
anak laki-laki". Dan yang satunya lagi berkata: "Aku punya anak perempuan". Maka orang 
yang dimintai pendapat berkata: "Nikahkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu 
dan berilah nafkah untuk keduanya dari emas tadi dan juga shadagahkanlah". 


-A Tar 25 TA Zaa? 2 ber - SL ا‎ 272 2 Ao. RAW 
AE ya PN NE AI : ّا‎ In yi ra حَدَتْمَاعَبَّد العريز‎ 
PA SEA ANA AH ووه‎ + A Gn a E 7 , 
taa bka AAN Jan sas أبيه‎ a بَّنَسَعْد بن‎ ea, 

A‏ و 


b leia GEA ر سول اله صل‎ ERA IS PAN Ika EN Je رسو لاله‎ 


A ۴‏ 2 ر 3 Z - g‏ و 8 £ gi E‏ 
ر ج ار سل عل طَابِقَومِنَبَنِي ga)‏ ايلاو IE‏ من RA la ALS‏ به بار فَلاكَقَدَمُوا 
LA‏ 


علو LE]‏ أن افلا رجو ON A Ia‏ + جح إِلَافِرَارَامِنَهُ 


3214. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah bercerita 
kepadaku Malik dari Muhammad bin Al Munkadir dan dari Abu an-Nadlar, maula 'Umar bin 
'Ubaidullah dari 'Amir bin Sa'ad bin Abu Wagash dari bapaknya bahwa dia ('Amir) 
mendengar bapaknya bertanya kepada Usamah binZaid: "Apa yag pernah kamu dengar dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang masalah tha'un (wabah penyakit sampar, pes, 
lepra)?". Maka Usamah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un 
adalah sejenis kotoran (siksa) yang dikirim kepada satu golongan dari Bani Isra'il atau kepada 
umat sebelum kalian. Maka itu jika kalian mendengar ada wabah tersebut di suatu wilayah 
janganlah kalian memasuki wilayah tersebut dan jika kalian sedang berada di wilayah yang 
terkena wabah tersebut janganlah kalian mengungsi darinya". Abu an-Nadlar berkata, 
"Janganlah kalian mengungsi darinya kecuali untuk menyelematkan diri". 


PENANGAN AN SSS ASN مَى‎ PA ara 
D Hi HAA EA کک‎ 


sil kas 7‏ و مف الله ی KESAN anna‏ وا 


7 
Az مكو‎ zé وکا‎ P TAG akoz <94 D Ta Ae 2d A SI 


«2 
è 
Èn 


3215. Telah bercerita kepada kami Musa binIsma'il telah bercerita kepada kami Daud bin 
Abu Al Furat telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari 
'Aisyah radliallahu 'anhu, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, "Aku pernah 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang masalah tha'un lalu beliau 
mengabarkan aku bahwa tha'un (penyakit sampar, pes, lepra) adalah sejenis siksa yang Allah 
kirim kepada siapa yang Dia kehendaki dan sesungguhnya Allah menjadikan hal itu sebagai 
rahmat bagi kaum muslimin dan tidak ada seorangpun yang menderita tha'un lalu dia 
bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui 
bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentagdirkannya 
kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid". 


AG 1G‏ د 


PESAKA o pê ابن شهاب‎ ENG كيبُبَنْسَعِي د‎ Per NANA 


esnie Ja NG ga NG a سرت فقاو‎ pn sa NA ANA 


Tai 
Ww 
1 A 


1A, 2 AL F وم‎ Kis IA 
Jii 10 LAN ري حبر سول‎ PALA عليه‎ is ET 


AN; Sya ARI Á Gale IS pe‏ قامقا خط ب قال BIUS‏ الذي 


ri 


4 A 


A GAN Kea Pa aaa ASE َم‎ Aas 
NAJA KA DES ayasa AR BARE 


3216. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari 
Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu "anhu bahwa orang-orang Quraisy sedang 
menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al 
Makhzumiy yang mencuri lalu mereka berkata: "Siapa yang mau merundingkan masalah ini 
kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam?". Sebagian mereka berkata: "Tidak ada yang 
berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Usamah pun menyampaikan masalah tersebut lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap 
aturan Allah?" Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Orang- 
orang sebelum kalian menjadi binasa karena apabila ada orang dari kalangan terhormat 
(pejabat, penguasa, elit masyarakat) mereka mencuri, mereka membiarkannya dan apabila 
ada orang dari kalangan rendah (masyarakat rendahan, rakyat biasa) mereka mencuri 
mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi Allah, sendainya Fathimah binti 
Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya". 


عي ASI NE NGE Tak 0 TT‏ اهلا َعَنَا 
PAN 2 Da‏ ور G‏ 2 2 م مين 
sai‏ رضي stah EEE‏ جلاقر da ga Al TN APA A ai‏ يَقَرَأخِلاقَهَا 


2 و م‎ ad 


Las nm r 
| hg حتفو‎ is ISS as A NG 


3217. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah 
bercerita kepada kami 'Abdul Malik bin Maisarah berkata, aku mendengar an-Nazzaal bin 
Sabrah Al Hilaliy dari 'Abdullah bin Mas'ud berkata; "Aku mendengar seseorang membaca 
suatu ayat tapi aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbeda cara membacanya. 
Maka aku membawa orang itu menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian aku 
ceritakan masalah itu. Namun aku mengetahui ada ketidak sukaan beliau yang tergambar 
dalam raut wajah beliau. Lalu beliau bersabda: "Cara kalian membaca keduanya benar dan 
janganlah kalian berselisih karena orang-orang sebelum kalian berselisih hingga akhirnya 
mereka binasa". 


PNY ana 2 VEGAS SAE NG PAI NGGE SAS بن حفص‎ ya DAN Cena 


AA 2 


SAS ANA Ga AA AS SAN yA ES b ka se صل‎ 
RN bas SAS لِقَوْمِي‎ AN 


3218. Telah bercerita kepada kami 'Umar bin Hafsh telah bercerita kepada kami bapakku 
telah bercerita kepada kami Al A'masy berkata, telah bercerita kepadaku Syagig, 'Abdullah 
berkata: Sepertinya aku melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam sedang bercerita tetang 
seorang Nabi diantara para nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga berdarah-darah sambil 
beliau mengusap darah yang mengalir dari wajah beliau lalu bersabda: "Ya Allah, ampunilah 
kaumku karena mereka orang-orang yang belum mengerti". 


PEA 
2 4 8 


ELA s% يسمي رضي اله‎ é AE a bi Pera taon 


SAH AS EIA in اوو گا‎ daa Ajay 
NAN: Fa an fos JALAK, PERR s3 SAH NG 


ACS ك مته وة قال معاد‎ TERA ól aí alé 


TAIL صل‎ NGE la a ii si 
3219. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah 
dari Qatadah dari 'Uqbah bin 'Abdul Ghafir dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam: "Ada seorang laki-laki dari umat sebelum kalian yang Allah 
berikan anugerah harta yang banyak. Orang itu berkata (kepada keluarganya) ketika 
menjelang kematiannya; "Ayah macam apakah aku ini di hadapan kalian?". Mereka 


menjawab: "Ayah yang baik". Orang itu berkata lagi: "Aku belum pernah beramal kebaikan 
sedikitpun. Untuk itu bila aku mati, bakarlah jasadku kemudian kumpulkan debu jasadku lalu 
buanglah pada hari datangnya angin kencang". Kemudian keluarganya melaksanakan apa 
yang dipesankannya. (Nanti pada hari giyamat) Allah 'azza wajalla mengumpulkan debu 
jasadnya itu seraya berfirman: "Apa yang membuatmu menyuruh melakukan itu?". Orang itu 
menjawab, "Karena aku takut kepada-Mu". Akhirnya orang itu berjumpa dengan Allah Ta'ala 
dengan mendapatkan rahmat dari-Nya". Dan Mu'adz berkata, telah bercerita kepada kami 
Syu'bah dari Oatadah aku mendengar 'Ugbah bin 'Abdul Ghafir, aku mendengar Abu Sa'id Al 
Khudriy dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


aa a aa Pi ا اا ی اة‎ 


PNY, KAA E BNI sasa SANA AN AAN SAS 


“ 
LA 


Lali SEN JAN TA Ca من 2 امت اخموا ي طا‎ 


A 


ALTA AKG Lr او‎ o Me. A Al KAG ag f 
As -3 MK, Rr 5 ANG د عجر بطر‎ (< 
عَوَاتَةَ حَدَتْمَاحَبَدَالْمَلِكْوَكَالَ‎ PAE ata Kh ds Ba ea i 


A r 


3220. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah dari 
'Abdul Malik bin 'Umair dari Rib'iy bin Hirasy berkata; 'Uqbah bertanya kepada Hudzaifah; 
"Maukah kamu menceriyakan apa yang pernah kamu dengar dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam?". Hudzaifah berkata, aku mendengar beliau pernah bersabda: "Ada seseorang 
ketika kematiannya sudah hampir dekat dan sudah tidak punya harapan untuk bertahan 
hidup, dia berwasiat kepada keluarganya; "Jika nanti aku meninggal dunia, kumpulkanlah 
kayu bakar yang banyak lalu nyalakanlah api pada kayu-kayu itu (untuk membakarku) hingga 
apabila api telah melumat dagingku dan menghancurkan tulang belulangku hingga menjadi 
abu maka ambillah, kumpulkanlah abu jasadku itu lalu hanyutkanlah ke sungai pada suatu 
hari yang sangat terik atau ketika angin berhembus kencang. Pada hari giyamat Allah 
mengumpulkan kembali abu jasadnya itu lalu bertanya kepada orang itu: "Mengapa kamu 
lakukan itu?". Orang itu menjawab: "Karena aku takut kepada-Mu". Maka Allah mengampuni 
orang itu". 'Ugbah berkata: "Aku mendengarnya dia (Hudzaifah) berkata, berdasarkan jalur 
sanad lain: telah bercerita kepada kami Musa telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah 
telah bercerita kepada kami 'Abdul Malik dan berkata: "Pada hari yang tenang". 


272 9 


PE FEE E MAS AAA Aan a anak a 


S AIK ANA JE NG Na pare: Nasa i 


CL A, 


KE ESA KN يجاور‎ NAE BAR IA 


3221. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada 


seorang laki-laki yang biasa memberi pinjaman (piutang) kepada orang lain dan dia berpesan 
kepada muridnya: "Jika kamu datangi mereka untuk menagih tapi mereka dalam kesulitan 
maka bebaskanlah, sebab dengan begitu semoga Allah membebaskan kita (pada hari 
giamat) ". Beliau bersabda: "Maka orang itu berjumpa dengan Allah Ta'ala lalu Allah 
membebaskannya (mengampuninya) ". 


BAE ba‏ محمد مُحَمَدِحَدَتنَاهِسَاءأَخْرَ AE PE IE‏ ڪي الو معاي 


bea rak A گان‎ Pa AN نالب‎ a KEM Sa 
Sg D... kya DPN Be SAN 


5 
074 رع‎ Z 


AJ NAN Ngaba, jab SL UG AS‏ مَافِيكِ مِنَهُ 


1 CIA 


pose 
DIA ع‎ ISA AS 00 یار‎ LOR ماك عل‎ NGA 


3222. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari Humaid bin "Abdur 
Rahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Ada seseorang yang melampaui batas atas dirinya (banyak berbuat dosa) dan ketika 
kematiannya sudah hampir dekat dia berpesan kepada anak-anaknya; "Jika nanti aku 
meninggal dunia, bakarlah jasadku lalu tumbuklah menjadi debu kemudian terbangkanlah 
pada angin. Demi Allah, seandainya Rabbku telah menetapkan pasti aku akan disiksa dengan 
siksaan yang tidak akan ditimpakan kepada seorangpun. Ketika orang itu meninggal dunia, 
perintahnya pun dilaksanakan. Kemudian Allah memerintahkan bumi dengan berfirman: 
"Kumpulkanlah apa yang ada padamu". Maka bumi melaksanakan perintah Allah dan orang 
tadi berdiri menghadap, lalu Allah Ta'ala bertanya kepadanya: "Apa yang mendorongmu 
melakukan itu?". Orang itu menjawab: "Wahai Rabb, karena aku takut kepada-Mu". Allah 
Ta'ala pun mengampuninya". Dan perawi yang lain berkata, "Karena takut kepada-Mu, 
wahai Rabb". (menggunakan kata khauf sebagai ganti kata khasyyah). 


- 
gh‏ يد وعد سم 


Panen, SARA AA BAE oss 
WB ES, Su BIN AC IL EA IAI ai = 


2 


PN ana SES fa SEN BEAN IE 


P 


3223. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad bin Asma' telah bercerita kepada 
kami Juwairiyah bin Asmai dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita disiksa disebabkan 
seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka 
karena dia tidak memberinya makan dan minum ketika mengurungnya, dan tidak 
melepaskannya sehingga dia dapat menyantap serangga tanah". 


و وو مم و NA‏ 


Jam ya ASe عَنْرِبْعِيَ بن جرا‎ SAGA 


Lia JAG a ت‎ sk NG الاس من‎ das Saya 


3224. Telah bercerita na kami Ahmad bin Yunus dari Zuhair telah bercerita kepada kami 
MAnshur dari Rib'iy bin Hirasy telah bercerita kepada kami Abu Mas'ud 'Ugbah berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara yang didapatkan manusia dari 
perkataan (yang disepakati) para Nabi adalah; "Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu". 


DAN > 


و 
پور ور 32 


Ai TE 2‏ يري و روم a‏ ور س غم را Bp ka‏ ا A‏ 


لله AE NE: ANENG 56 4 a‏ ااا چو 2 NG‏ ا2 
bya pdl 55 SKA) ala sae‏ ع CASE aha‏ شتت 
A‏ 


3225. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Manshur 
berkata, aku mendengar Rib'iy bin Hirasy bercerita dari Abu Mas'ud; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya diantara apa yang didapatkan manusia dari perkataan 
(yang disepakati) para Nabi adalah; "Jika kamu tidak malu, berbuatlah sesukamu". 


z 


AÉ S EAEE PEPEE 
Pae seba مدإِرَارَهُمِنَ الْخْيَلَاءِ خسف‎ tdas EARE Pars DIA 


ju 


3 PIA, 5 FE EA AA 35 Í) 


Pd 


ور ر 


E‏ محمد A‏ اء ja‏ دنه أن 


En AS‏ بن 


3226. Telah bercerita kepada kami Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy telah mengabarkan 
kepadaku Salim bahwa Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bercerita bahwa Nabi Shallallu "alaihi 
wa salam besabda: "Ada seorang laki-laki yang ketika dia melepas pakaiannya karena 
kesombongan, ia dibenamkan ke dasar bumi, dan orang it uterus meronta-ronta hingga hari 
giyamat". Hadits ini diikuti oleh 'Abdur Rahman bin Khalid dari Az Zuhriy. 


An BAN EA هيب قال حَدَدَنِي ابن طاو س‎ a Ss, kaa ENG 5 Pep Area 
2 A ون‎ 4 


LES MAAN 335 BUNG sa Ng e Bea 


A 


Z rr 


SANA دو‎ ge NA Ad Mela GA Panas د‎ NIN الْحكدَابَ م‎ 


3227. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Wuhaib 
berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Thawus dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dari Nabi Shallallu "alaihi wa salam besabda: "Kita adalah orang belakangan yang akan 
mendahului ummat lain pada hari giyamat. Hanya memang setiap ummat telah diberi Kitab 
sebelum kita dan kita diberikan Kitab setelah mereka. Dan (perintah mengagungkan hari 
Jum'at) ini adalah hari yang mereka menyelisihinya. Maka hari esok untuk Yahudi dan lusa 
untuk Nashrani". 


Ga. Ka sag Kn‏ رو Â‏ ا ربز 
ع کل tas gah Ih aana Jaka‏ 


3228. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya -dari Abu 
Hurairah-) bagi setiap Muslim dalam setiap tujuh hari ada satu hari yang hari itu mereka 
mencuci kepala dan badannya (mandi) ". 


Bu ماو يهنأ‎ EAE i Kais KAA بم‎ PA EE SA حَدَتا‎ 


r 


A 2 l 27 ZA n Gan tu La? dk Yi ر‎ 
وأ اعا ھا‎ AZ GB d Seria SI 
AE KELANG ANGIN يعني‎ 53 NG ka SANA 


3229. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah 
bercerita kepada kami 'Amru bin Murrah dia mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: 
Mu'awiyah bin Abu Sufyan mengunjungi Madinah pada kunjungannya yang terakhir lalu dia 
memberikan khathbah sambil memegang jambul rambutnya lalu berkata: "Aku belum 
pernah melihat seorang pun yang melakukan hal seperti ini kecuali orang Yahudi dan 
sesungguhnya Nabi Shallallu 'alaihi wa salam menamakannya dengan az-Zuur (kepalsuan) 
yaitu menyambung rambut dengan rambut palsu". Hadits ini diperkuat jalur perawinya oleh 
Ghundar dari Syu'bah. 


Kitab: Perilaku budi pekerti yang terpuji 


Bab: Firman Allah "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan laki-laki dan 
perempuan dan kami jadikan kalian ..." 


PENS KA ina an NE SS پو‎ daa sa ع“‎ N 5 
IA sa AL PA شَعُوبَاوَكَبَايِلَِتَعَارَفُوا) قَالَا‎ GARA SEA رضي‎ 

و 2 

الببطون 

3230. Telah bercerita kepada kami Khalid bin Yazid Al Kilaniy telah bercerita kepada kami 
Abu Bakr dari Abu Hashin dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
menjelaskan tentang firman Allah dalam OS al-Hujurat ayat 13: "Wa ja'alnaakum syu'uubaw 
wa gabaa'ila lita'aarafuw" (Dan Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku"). 


Asy-Syu'ub (jama' dari asy-Sya'bu) adalah suku bangsa (yang besar) sedang al-gaba"'il (jama' 
dari al-gabilah) adalah suku atau marga". 


NN 


م ورت دو و ےار ەر 2 وم 7 و زرو ASK‏ 


P4 
4۸ ر رر‎ 


AAN ASIAN PTN‏ مالا كال 5 36 59 هدا 
AA‏ ع G Pd PAP‏ 
سالك قال قيو AN aa iba‏ 


3231. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah berkata, telah bercerita kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari 
bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Ditanyakan kepada Rasulullah 
Shallallhu 'alaihi wa salam: "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia?". Beliau 
Shallallhu 'alaihi wa salam menjawab: "Yang paling taqwa di antara mereka". Mereka 
berkata; "Bukan itu yang kami maksud". Beliau menjawab: "Kalau begitu, Yusuf, Nabiyullah". 


LAS SS‏ بن حفص MA SAS‏ ا جد PAI SAS‏ اڀ لقال PI‏ رَبِيبَة يمه اللي صل لَه 


4 


SEA KAA ارايت‎ ATA An sasa 


3 


Ga <‏ ا 
KALA‏ 


P LA x 24 7‏ > 2 2 شر 
ممن A i aa NG‏ بن BS‏ 


3232. Telah bercerita kepada kami Oais bin Hafsh telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid 
telah bercerita kepada kami Kulaib bin Wa'il berkata, telah bercerita kepadaku anak tiri Nabi 
Shallallhu 'alaihi wa salam yaitu Zainab binti Abu Salamah. Kulaib berkata, "Aku pernah 
bertanya kepadanya, "Apa pendapat kamu tentang Nabi Shallallhu 'alaihi wa salam, apakah 
dia berasal dari suku Mudlar?". Zainab berkata: "Dari suku mana lagi kalau bukan suku 
Mudlar?. Beliau adalah keturunan Bani an-Nadlir bin Kinanah". 


4 2 كو 


IM 
et No EA Sy A ر‎ 2b, ۶ م ی‎ Ku مه م‎ A م‎ 
“ 


> ء > ل aA - aN‏ اور ر و bn 2-02 NG‏ 4 0 72 
GENG 3)‏ ر سول الله صلی AN‏ يهو LAH Sen‏ لتَّقيروَالمَرَفْتِوّة WAS‏ 


HABIS کان إلا من مُضرَ‎ iya as SES a yang PARA AN صل‎ ad ځور يي‎ 
LES بن‎ ANA 


3233. Telah bercerita kepada kami Musa telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid telah 
bercerita kepada kami Kulaib telah bercerita kepadaku anak tiri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam anak, (kata Musa): aku duga dia adalah Zainab binti Abu Salamah berkata: 
"Rasulullah Shallallhu 'alaihi wa salam melarang (meminum pada wadah) ad-dubba', al- 
hantam, an-nagir dan al-muzaffat". Aku bertanya kepadanya, "Kabarkanlah kepadaku, 
apakah Nabi Shallallhu 'alaihi wa salam berasal dari suku Mudlar?". Zainab menjawab: "Dari 
suku mana lagi kalau bukan suku Mudlar?. Beliau adalah anak keturunan Bani an-Nadlir bin 
Kinanah". 


X 


n 


LA 
r 
Lr 2 ع‎ 2 


AAN > Ee‏ را ۶ 4 م م واو و ےر و ر ورک ر الور LAI‏ م 
حَدَنْنِي إِسَحَاقَ بن ٳ بر EL pa‏ ير عَنَعمَارَةْعَنَأبي زر ai‏ عن ي هر يَرَةرَضي KEREN‏ 


P A 


< MAN ng A hub 2 او كس ع كر ےا ۸ ےا تار ہہ‎ ala 
اسم إا‎ TAI ANN IA HIS مول ال صل كيهو سام ا كدو‎ 


2 í و2‎ Tt 7 دار‎ A رم‎ P ENG 235 و ر‎ 222 A Z A 
alane N ENS a ف هذا الشأنِ امد هله کر اهي و‎ ENAS saa ققهو او‎ 
Ah ga BU pa pa 

3234. Telah bercerita kepadaku Ishag bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari 
'Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah Shallallhu 'alaihi 
wa salam bersabda: "Kalian akan temui manusia beragam asal-usulnya (dan kwalitas 
perilakunya) maka orang-orang yang baik pada zaman jahiliyyah akan menjadi baik pula 
pada zaman Islam bila mereka memahami (Islam), dan akan kalian temui pula manusia yang 
paling baik dalam urusan (khilafah/pemerintahan) ini, yaitu mereka yang tidak selera 
terhadap jabatan dan akan kalian temui orang yang paling buruk dalam urusan ini adalah 


mereka yang bermuka dua (Oportunis), dia datang kepada satu golongan dengan wajah 
(pendapat) tertentu dan datang kepada kelompok lain dengan wajah (pendapat lain) lain". 


LA 
- 


A 


GTA? 236 NA ON, 2 k, Z WANG > Nu Z, 2 JAG ر‎ ZA PA 2000 
MEA الڙئادعن الا ع عن ي هر يرَةَرَضِيَ‎ ES MAAN SIS a PA SAS 


GA ور سس‎ 23 2G R 3 2 A 0 اق‎ E ea و‎ 
SPA Gam aaa MRI SE الاس‎ JGA ASN التي صل‎ 
3 TA pe A AN Saat {ə E دس‎ NG -3 a ig 22 ANG و‎ NG 
الإِسَلام إذافقهو اتجد ورمن خير الئاس‎ IA SLS هو الٽاس مَعَادِنخِيَارٌ في الجَاهِلِيَ‎ LI 


LA 
م‎ 


E ÉN‏ اهيدا FE EN‏ يَقَمَ فيه 
Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Al‏ .3235 


Mughirah dari Abu Az Zanad dari Al A'Raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi 
Shallallhu 'alaihi wa salam bersabda: "Manusia akan mengikuti Quraisy dalam urusan ini 


(pemerintahan) orang Muslim lain akan mengikuti Muslim mereka (Ouraisy) begitu juga 
orang kafir akan mengikuti orang kafir mereka (guraisy). Dan manusia beragam asal-usulnya 
(dan kwalitas perilakunya), maka orang-orang yang baik pada zaman jahiliyyah akan menjadi 
baik pula pada zaman Islam bila mereka memahami (Islam), dan kalian akan temui pula 
bahwa manusia yang paling baik dalam urusan (khilafah/pemerintahan) ini adalah orang 
yang paling menbenci (tidak selera) terhadap urusan pemerintahan ini hingga dia masuk ke 
dalamnya".(Jika sudah masuk dalam pemerintahan karena untuk menegakkan keadilan dan 
menegakkan hukum Allah, jika bukan untuk ambisi pribadi dan golongan, maka bukan hal itu 
perkara yang dibenci). 


Ge NS 15‏ کا ےو ور ANG Lir‏ ی ا ا 2 AN Pa‏ 
باب حدتنا مسدد AD‏ بحب عر شعيه جددتي عيد Te EA‏ بن ر سس رضي لله 
LI A,‏ 


D Para حون روه‎ NA 


A 


A را موه‎ 
jau 
3236. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari 
Syu'bah telah bercerita kepadaku 'Abdul Malik dari Thawus dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma tentang firman Allah Ta'ala: "Illal mawaddatu fil gurbaa" ("Kecuali kasih sayang 
dalam kekeluargaan") (OS. Asysyura 23), Perawi berkata: "Maka Sa'id bin Jubair berkata: 
"Maksudnya adalah kerabat Nabi Muhammad Shallallhu 'alaihi wa salam". Lalu (Ibnu 'Abbas) 
berkata: "Sesungguhnya Nabi Shallallhu 'alaihi wa salam bukanlah marga dari suku Ouraisy 
tetapi beliau punya hubungan kekerabatan terhadap mereka, maka diturunkanlah wahyu 
Allah Ta'ala itu kepadanya, yaitu maksudnya kecuali kalian menyambung kekerabatan antara 
aku dan kalian". 


LAN AA PEP SANA TAN aa A عَبَدَاشَه حَدَكْنَاسْفْيَانُ‎ + SHALA 

aa‏ سَلَمَْقَالَمِنَهَاهْتَاجَاءَتٌَ AAN‏ 3 الْمَشَّرقَوَالْجَقَامُوَ Al bla‏ ب ف الّقَدَّادِينَ أَهَل 

ا ور 25 

PA FN EEA EET 

3237. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin "Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 

Isma'il dari Qais dari Abu Mas'ud yang dia terima dari Nabi Shallallhu 'alaihi wa salam 

bersabda: "Dari arah sana timbulnya fitnah yaitu arah Timur. Dan tabi'at kasar serta keras 

ada pada diri orang-orang yang mengembala dan pemilik unta atau para penggembala, yaitu 

orang yang suka tinggal di pelosok, yaitu orang-orang yang suka mengikuti belakang ekor 
unta dan sapi di kabilah Rabi'ah dan Mudlar". 


An Ya A < 5 5 ور عو الس عو‎ 7 24 Na 8574 cot. AR عو‎ 9 
FEI aa Peran IA AAS PE EA AKN PS 


SAKA A Sada صن اله‎ ANG AA NGALANG 5 
3 


ANA الا‎ KAS 20 ISA MES 


A 


2 


LA AKNG TAN 58 MAAN gagah ASEAN yh 
NE, 


3238. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman 
bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; aku mendengar Rasulullah Shallallhu 'alaihi 
wa salam bersabda: "Kebanggaan dan kesombongan, ada pada orang-orang yang biasa 
mengembala, yaitu orang-orang yang tinggal di pelosok, sedangkan karakter tenang ada 
pada pengembala (pemilik) kambing, dan iman itu ada pada negeri Yaman sedangkan 
hikmah banyak difahami oleh pendudukYaman". Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata, 
"Dinamakan Yaman karena negeri itu berada di sebelah kanan Ka'bah sedangkan Syam 
karena negeri itu berada di sebelah kiri dari Ka'bah. Al Masy'amah (dalam OS al-Wagi'ah ayat 
9) artinya al-Maysarah (golongan kiri) dan al-yadul yusraa berarti tangan kiri sedangkan al- 
Janibul aysar (samping kiri) disebut juga asy-Syam'"'. 


Bab: Sikap terpuji kaum Ouraisy 


IE PEN SBN KAN SA‏ كَانَمْحَمَّدَ جب کک 


se 4 A 


E T ا‎ 


< 04 ZA 4 يو لوو‎ A 


EN A A BANI saló fé SE ب ماو‎ A am hasó 
aiiis KN GEN A ye عارك كي‎ Ka 


4 22 A 


sis kasah SA يعت سول‎ JUAN اماي اي عل‎ i 
GAN ga bangi MEN NE AB AA 


يَقُولَإِنَ 


3239. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata: Muhammad bin Jubair bin Muth'im pernah bercerita kepadanya 
bahwa ada berita yang sampai kepada Mu'awiyah yang saat itu dia sedang mempunyai 
urusan dengan orang Ouraisy bahwa'Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash menceritakan bahwa 
akan ada raja dari kalangan suku Oahthan (di Yaman). Mu'awiyah kemudian marah lalu 
berdiri kemudian memuji Allah Ta'ala dan segala pengagungan yang memang hanya patut 
bagi-Nya kemudian berpidato: "Hadirin yang dimuliakan. Sungguh telah sampai kepadaku 
orang-orang dari kalian yang menyampaikan pembicaraan yang tidak ada dalam Kitab Allah 
dan juga bukan dinukil dari sabda Rasulullah Shallallhu 'alaihi wa salam. Mereka itulah orang- 
orang bodoh dari kalian. Oleh karena itu kalian harus waspada terhadap angan-angan yang 
menyesatkan para pelakunya. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah Shallallhu 'alaihi 
wa salam bersabda: "Sesungguhnya urusan (khilafah/pemerintahan) ini berada pada suku 
Ouraisy dan tidak ada seorangpun yang menentang mereka melainkan Allah Ta'ala pasti 
akan menelungkupkan wajahnya ke tanah selama mereka (Ouraisy) menegakkan ad-din 
(agama) ". 


ea 


Jaga ENG EA متا ي ڪن‎ LA ENG GA HASAN AS 


| A? el MARI > 2 رر‎ MI KAÉ 
مهم انان‎ EE ANA NE da sae 


3240. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami 'Ashim bin 
Muhammad berkata, aku mendengar bapakku dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu dari Nabi 
Shallallhu 'alaihi wa salam bersabda: "Senantiasa urusan (khilafah/pemerintahan) ini di 
tangan suku Ouraisy sekalipun tingga dua orang dari mereka". 


Ki MADE Na TAN JKN Pa AN عدا‎ 


A 2 A 
< 2 


Ba gka NANG ga NGE Eka 
lfi ih اش ونو‎ PA ka ANE صل‎ NI A a 


0 NA 7 AG „£ 0 0 0 
SA AK MN JG KN YAAA ANA as | 


A 


TEA AAA E É GAN 


3241. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Uqail dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyab dari Jubair binMuth'im berkata, Aku dan 
'Utsman bin 'Affan berjalan laludia berkata; "Wahai Rasulullah, baginda telah memberi Bani 
Al Muthallib tapi tidak memberi kami padahal kami dan mereka di hadapan baginda 
kedudukannya sama". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Bani 
Hasyim dan Bani Al Muthallib adalah kedudukannya sama (satu) ". Dan berkata Al Laits telah 
bercerita kepadaku Abu Al Aswad Muhammad dari 'Urwah bin Az Zubair berkata; 'Abdullah 
bin Az Zubair pergi bersama beberapa orang dari Bani Zuhrah menemui 'Aisyah radliallahu 
'anhu yang merupakan orang yang paling lembut kepada mereka karena hubungan 
kekerabatan mereka dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 


CA 
GA 
امأ‎ 
4 


e حَدَكْتَاسُْفْيَانُعَنَ سعد‎ FS PNS 


PESAN AN EN Si gi َنأ ي هر‎ PN AA 


4) e a Út 325 SAH A A 6? واااو‎ 


3242. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
Sa'ad, berkata Ya'qub bin Ibrahim telah bercerita kepada kami bapakku dari bapaknya 
berkata telah bercerita kepadaku 'AbdurRahman bin Hurmuz Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Suku Quraisy, Anshar, 
Juhainah, Muzainah, Aslam, Asyja' dan Ghifar adalah wali-waliku (pelindung) sedangkan bagi 
mereka tidak ada wali kecuali Allah dan Rasul-Nya". 


Wars گاوَعَبَد 2 د‎ IE iNi E PANEN SEN Sis حد‎ pap 1 KUTA ANNA 
kabl و‎ Nalaka IE Ja Aa ME JENG KINI 


SP ce 


-G 


{ís BO يَنْبَغِي‎ KSP DANG ES ANA AAA ES و گا‎ 


Pa ۶‏ ر عر ر2 


saji pada BA YANG 5 BARAA o‏ شق 3 الِرَسُولٍ الله 


“ 


KAN IA z SEE di ja Ash‏ هرد EA Jaga PA a‏ و وو هيد 


A 


2 


Jar pena Bea aa A) na تو‎ yA NE Ne BA 


¿ilk جِينَ‎ das Teen Lal PEP sé FEE, aÁ 
Kap MG NGE 


3243. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits 
berkata telah bercerita kepadaku Abu Al Aswad dari 'Urwah bin Az Zubair berkata, 'Abdullah 
bin Az Zubair adalah orang yang paling disayangi oleh 'Aisyah radliallahu "anhu setelah Nabi 
Shallalluhu 'alahi wa salam dan Abu Bakr dan juga orang yang paling banyak berbuat 
kebajikan kepadanya. 'Aisyah radliallahu 'anha tidak pernah menahan sekalipun rejeki Allah 
yang diberikan oleh 'Abdullah, melainkan dia pasti menshadagahkannya. Maka suatu kali 
Ibnu-Zubair berkata: "Sebaiknya hartanya (dijadwalkan) untuk diambil." Maka 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata, "Apakah hartaku dijadwalkan diambil? Jika aku terus terang 
mengucapkan, itu berarti nadzar. Maka Adullah mencoba untuk meminta pertolongan 
kepada beberapa orang dari kalangan Ouraisy terutama paman-paman (dari pihak ibu) Nabi 
Shallalluhu 'alahi wa salam untuk menekan 'Aisyah. Namun "Aisyah radliallahu 'anha tetap 
menahan hartanya. Kaum bani Zuhrah, yaitu paman-paman Nabi Shallalluhu 'alahi wa salam 
(dari pihak ibu), yang diantaranya adalah 'Abdur Rahman bin Al Aswad bin 'Abdu Yaghuts 
dan al-Miswar bin Makhramah mengatakan kepada Abdulah bin Zubair "Jika keduanya 
(Abdurrahman dan Miswar) minta izin menemui Aisyah, suruhlah untuk mengenakan hijab. 
Selanjutnya Abdurrahman mengirim sepuluh tawanan untuk 'Aisyah radliallahu 'anha lalu 
'Aisyah radliallahu 'anha membebaskan kesemuanya. Aisyah terus saja membebaskan 
mereka hingga jumlahnya mencapai empat puluh orang. lalu 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: "Aku senang sekali bila telah mengucapkan sumpah (nadzar) untuk terus menerus 
mengerjakannya sehingga menyelesaikannya." 


Bab: Tunrunnya Al-Our'an dengan bahasa Arab Ouraisy 


LA 


ESA AAA Ea Kai Every اهيبن‎ AS ANAKÉ 357 بن‎ Ae داد‎ 5 
بّنَالَحَارِثْبَّنهِشَام قَنَسَخُوهَاني‎ IE AS ana و‎ NAS ا بتِ و‎ 
JA an SEN 5 SAS Aga AI Jah الْمَصَاحِف وَقَالَعْثَمَارُلِاكَ‎ 
BE PR ah PSG Bold SG 


3244. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Anas bahwa 'Utsman memanggil Zaid bin Tsabit dan 
'Abdullah bin Az Zubair, Sa'id bin Al "Ash, 'Abdur Rahman bin Al Harits bin Hisyam, lalu 
mereka menghapus satu lembar naskah alguran dari sekian lembar yang ada. Kemudian 
'Utsman berkata kepada tiga orang yang berasal dari suku Ouraisy diantara mereka tadi; 
"Jika kalian berselisih pendapat dengan Zaid bin Tsabit tentang sesuatu dari al-Qur'an maka 
tulislah dengan bahasa Arab Ouraisy karena al-Our'an diturunkan dengan bahasa mereka. 
Mereka pun melakukannya'. 


Bab: Penisbatan Yaman kepada Nabi Ismail 


MO ANGEN روي‎ MAS ye oa Fo AA Maa kei ANA 
A Zg «TT r? - AA Ze ا م و‎ ZA 
ISS WS ل اموا بني إسماعيل‎ 0 Ia Ló kis BAL ian kê anané ANA 


م 


AI, seba‏ ينام کو ايدبم AS NGANG‏ مى و 


A 


w2 A PANA A 

PG 1 isa sabil ya بَنِي فلا نٍ قالارٌ‎ 
3245. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Yazid 
bin Abu 'Ubaid dari Anas telah bercerita kepada kami Salamah radliallahu "anhu berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berjalan melewati beberapa orang dari suku Aslam 
yang sedang menunjukkan keahlian bermain panah di pasar, maka beliau bersabda: 
"Memanahlah wahai Bani Isma'il, karena nenek moyang kalian adalah ahli memanah dan aku 
berlatih bersama Bani Fulan" (satu diantara dua golongan yang sedang berlatih) ". Lalu 
mereka (satu kelompok yang lain) menahan tangan-tangan mereka (berhenti berlatih), maka 
beliau memprotes: "Mengapa mereka tidak terus berlatih?". Mereka menjawab: "Bagaimana 
kami harus berlatih sedangkan baginda berlatih bersama Bani Fulan?". Maka beliau 
bersabda: "Berlatihlah, aku bersama kalian semuanya". 


کا عت تر 


A 


ا 


1 


SE TER الْحْسَيْعَنْعَبَدِاللَّهبْنِ‎ KE MES jaka SPA KBRI 


Irisan ae ZA NABA سي‎ a TAAT E ga Pan Ea AKA AG 
KN FN aa B8 ES | تروف م‎ Abg Ala NIA Ga 


3246. Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits 
dari Al Husain dari 'Abdullah bin Buraidah berkata, telah bercerita kepadaku Yahya bin 
Ya'mar bahwa Abu Al Aswad ad-Dayliy bercerita kepadanya dari Abu Dzarr radliallahu 'anhu 
bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang 
mengaku (sebagai anak) dari bukan bapaknya padahal dia mengetahuinya melainkan telah 
kafir dan siapa yang mengaku dirinya berasal dari suatu kaum padahal dia bukan dari kaum 
itu maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka". 


BAE NG ENI e JIE SALE ڪَيَاش حَدَدَتا ڪر ير‎ AE as 


4 


ALAN PTN Na AAA PA aan jelas KN افر‎ 2 ASEAN 
jis Doa gala Ara ALA IA 


3247. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy telah bercerita kepada kami Hariz berkata, 
telah bercerita kepadaku 'Abdul Wahid bin 'Abdullah an-Nashriy berkata, aku mendengar 
Watsilah bin Al Asyfa' berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya diantara kebohongan yang besar adalah bila seseorang mengaku (sebagai 
anak) dari orang yang bukan bapaknya atau (seseorang) mengaku kedua matanya melihat 
sesuatu dalam mimpi padahal tidak bermimpi apapun atau seseorang mengatakan sesuatu 
atas nama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apa yang beliau tidak mensabdakannya". 


Ge 


AE S BULAN YEN Ma TPAO BE en SS 


T Man Ki LA Dial sak A Aa 


: KA PULSA حرام قو‎ AJE INA) Aa NAN GG 3113 


و 


a 9 م‎ E 2 A A < A DAYA J w 5 

MANA Ii شه‎ NG H3 وأا‎ 566 AN TEE ولغم‎ 
D 2 Z P A 56 2 4 ga - 56 ص‎ r T G 

KN SN SANGE SA AE a ل اله س‎ 3 Bai 38 Dela) SAN 


3248. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Hammad dari Abu 
Jamrah berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 'Telah datang 
utusan suku 'Abdul Qais kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam lalu berkata: "Wahai 
Rasulullah, kami ini dari suku Rabi'ah, dan antara tempat tinggal kami dan baginda 
dipisahkan suku Mudlor yang kafir dan kami tidak dapat mengunjungi baginda kecuali pada 
bulan haram. Oh, Bila saja baginda dapat memerintahkan kami dengan satu perintah yang 
kami ambil dari baginda dan kami dapat menyampaikannya kepada orang-orang lain di 
belakang kami. Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku perintahkan kalian 
dengan empat perkara dan aku larang dari empat perkara. (Yaitu) Iman kepada Allah dan 
persaksian (syahadah) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan kalian mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang". Dan aku 
larang kalian dari (meminum sesuatu) dari labu kering, guci hijau, pohon kurma (yang diukir) 
dan tembikar yang dilumuri ter". 


FIFA Sg Yg PNG KAA A 


LA 4 


"KENCANG ألا‎ EN IE AE ARIS سيعت رسو ل ال صل‎ NGE 
api Alas Es na, rêna) ANI 


3249. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku Salim bin 'Abdullah bahwa 'Abdullah bin 
'Umar radliallahu 'anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda saat beliau berdiri di mimbar: "Ketahuilah, sesungguhnya fitnah akan timbul dari 
sana". Beliau memberi isyarat ke arah timur, tempat terbit tanduk setan. 


Bab: Penjelasan tentang Aslam, Ghifar, Muzainah, Juhainah, dan Asyja' 


PAP NE ن بن هر مر‎ IE gi ai Madé عت نوين‎ aa 


LA - LA A 


BAWA E ےر ۶ہ‎ ag ر ەر ر‎ RENES 4 KAP LG 
PEN غقار و‎ ane GA مر‎ YAN : > ENI Bala sale AZAN SISA 
A A “r A 57 NM سدم‎ 

AA SERA IA aa 

3250. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa'id 
bin Ibrahim dari 'Abdur Rahman bin Hurmuz dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Suku Ouraisy, Anshar, Juhainah, Muzainah, 


Aslam, Ghifar dan Asyja' adalah wali-waliku (pelindung) sedangkan bagi mereka tidak ada 
wali kecuali Allah dan Rasul-Nya". 


Pia 


Ee‏ و دو F, 00 Ad HA SS, 2 4 jr‏ > و 159 fF‏ و 


na AN hé Gi ANGEN agak Ks NOTRE kasta 
و ا‎ 


3251. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Ghurair Az Zuhriy telah bercerita kepada 
kami Ya'gub bin Ibrahim dari bapaknya dari Shalih telah bercerita kepada kami Nafi' bahwa 
'Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
dari atas mimbar: "Suku Ghifar, kiranya "ghafarallahu lahaa" (Allah mengampuninya), suku 
Aslam kiranya "salaamahallahu' (Allah menyelamatkannya) dan 'Ushayyah, mereka betul- 
betul "'ashatillaha wa rasuulih" (durhaka kepada Allah dan rasul-Nya) ". 


5 LIP LI kera 


DENENG ig بَعَنْمُحَمَدِعَ ي هر‎ Ap BEN AS NE KA, حددنِي‎ 
dán AE اماو قار‎ saol 


3252. Telah bercerita kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab 
Ats-Tsagafiy dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Suku Aslam berarti mudah-mudahan 
"salaamahallahu' (Allah menyelamatkannya) dan suku Ghifar artinya mudah-mudahan 
"ghafarallahu lahaa" (Allah mengampuninya) '. 


1A 2 


Gg, E 0 2 SA l-5‏ ر 
Esa‏ بي fig ALE ses 2 EME NIS JU gas Pes Sasaran‏ 


LA‏ ص 
P‏ 


9 3 إن گان جه‎ AA 7 3 2. SAN Te LAN 5401223 يدالو نبنا ي ڪر‎ Jai 


و 


ر ورو 


PER د الب‎ Sb áe saisis JAS A9 


2 


2 و - و‎ z و‎ 97. 4 Se. a dai 7 A اه مه هموي م‎ 
AE SA ومني‎ SA NANG ڪس ڙو‎ AGE جل‎ NG 
Kata عابر‎ pit eni 


3253. Telah bercerita kepada kami Oabishah telah bercerita kepada kami Sufyan telah 
bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Ibnu Mahdiy dari 
Sufyan dari 'Abdul Malik bin 'Umair dari 'Abdur Rahman bin Abu Bakrah dari bapaknya, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagaimana pendapat kalian jika (ada yang 
beranggapan) bahwa suku Juhainah, Muzainah, Aslam dan Ghifar lebih baik dari Bani Tamim, 
Bani Asad, Bani 'Abdullah bin Ghathafan dan Bani 'Amir bin Sha'sha'ah?". Tiba-tiba ada 
seseorang yang mengatakan: "Mereka itu celaka dan rugi".Maka beliau bersabda: "Memang 
mereka itu lebih baik dari Bani Tamim, Bani Asad, Bani 'Abdullah bin Ghathafan dan Bani 
'Amir bin Sha'sha'ah?". 


IS‏ و وده 


ANGEN FN HA NS JAHE NASA SIS 


PN APA 


AA SAS ala ag Íg PA Pe Sule 
ala sae: ál hee iioi Pen SRS 93 YA AAS AAN ya 


2 
- 


2 و مو‎ aa Lor z ANG وا ند‎ z4 
كني اير وَاسد‎ i حو‎ 543 F2 A8 GALANG SESI 


A 


4 


وَعَطَفَانكَابُو اال تم قال pai‏ بيد بج که 


3254. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Abu Ya'gub berkata, aku 
mendengar 'Abdur Rahman bin Abu Bakrah dari bapaknya bahwa Al Agra' bin Habis berkata 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya orang-orang yang biasa mencuri 
perbekalan jama'ah hajji telah berbaiat kepada baginda, baik dari suku Aslam, Ghifar, 
Muzainah. (Syu'bah) berkata: "Aku kira dia juga berkata suku Juhainah, dalam hal ini Ibnu 
Abi Ya'qub ragu. Lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Bagaimana pendapatmu 
jika (ada yang beranggapan) bahwa suku Aslam, Ghifar, Muzainah., aku kira perawi (Ibnu 
Abu Ya'gub) juga menyebut Juhainah, lebih baik dari Bani Tamim, Bani 'Amir, Bani Asad, Bani 
Ghathafan?". (Ada yang mengatakan): "Mereka itu celaka dan rugi".Maka beliau bersabda: 
"Memang benar. Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh mereka lebih baik 
dari mereka". 


PA 
SERA D a 


TETEK gae 567 NANG َع‎ ENG ڪر ب‎ > Sea aa 


الْقِيَامَةَمِنَ SAS‏ تمي وَهَوَازِنَوَعَطفَانَ 


3255. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad 
dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Suku Aslam, Ghifar, dan juga diantara suku Muzainah dan 
Juhainah atau dia berkata: "Atau diantara suku Juhainah atau Muzainah lebih baik di sisi 


Allah atau dia berkata: "Pada hari giyamat dari pada Bani Asad, Bani Tamim, Hawazin dan 
Bani Ghathafan". 


Bab: Penjelasan tentang Oahthan 
Gg ta" Kang DA كع و و { موق و‎ AZ و رودو‎ Ao 159, 
JLN EA بن بلا ل عَنَ ثور بر‎ PU SAS NGAM Aka يز‎ gal Na USS 
22 م کو‎ 5 ZA2 7 G 
ع لین‎ BE KENAN IG aga ATAN AN aa 1 BLN ee AN 
بِعَصَادُ‎ JÊNG pesan 


3256. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata telah bercerita 
kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Ghaits dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari 
giyamat hingga muncul seorang laki-laki dari suku Oahthan menggiring manusia dengan 
tongkatnya'. (Oahthan adalah nama wilayah atau suku di Yaman. Oahthan biasa disebut juga 
dengan Himyar). 


Bab: Apa-apa yang dilarang dari seruan Jahiliyah 


2x. ور‎ 


LAU. - ee, ر يم‎ 
| AE Kr عرو‎ AN A Sa خد ا یداو ناد كز‎ 
Ain PN ya MAA ENG pala yaa NATE ع‎ Ag AFE ISA KEM رَضِيَ‎ 
PE LAS NB BA Aina BRA 


SENA A AANS LANG AN AS 


NG AN ا‎ d gk PARA RAW ls SIS, 


ر ANI‏ دك 5 
4 
Z‏ 2 ع2 وام 


Men mE لله‎ ANA JG gak GNU gé sesaja A صل الل‎ LANJUS 


ص 


AN 


KN EL EMS ول الله‎ ai Na MEN PAN 55 


ANGGA‏ صل ايهو سملا SAE‏ الاس اه > ميكل اانه 


3257. Telah bercerita kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Makhlad 
bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku 
'Amru bin Dinar bahwa dia mendengar Jabir radliallahu "anhu berkata; "Kami pernah 
berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika itu orang-orang Kaum Muhajirin 
sudah bergabung dan jumlah mereka semakin banyak. Di antara Kaum Muhajirin itu ada 
seorang laki- laki yang pandai memainkan senjata lalu dia memukul pantat seorang shahabat 
Anshar sehingga menjadikan orang Anshar ini sangat marah, lalu dia berseru seraya berkata, 


"Wahai Kaum Anshar”. Laki-laki Muhajirin tadi menimpali dan berseru pula: "Wahai Kaum 
Muhajirin". Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dan bersabda: "Mengapa 
seruan-seruan kaum jahiliyah masih saja terus dipertahankan? '. Kemudian beliau bertanya, 
"Apa yang terjadi dengan mereka?". Lalu beliau diberitahu bahwa ada seorang shahabat 
Muhajirin yang memukul pantat seorang shahabat Anshar. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tinggalkanlah seruan itu karena hal semacam itu tercela (buruk) " 
Setelah itu 'Abdullah bin Ubbay bin Salul berkata: "Apakah mereka (Kaum Muhajirin) tengah 
mengumpulkan kekuatan untuk melawan kami?. Seandainya kita kembali ke Madinah maka 
orang yang kuat pasti akan mengusir orang yang hina" (Allah Subhaanahu wa Ta'ala 
mengabadikan perkataannya ini dalam QS al-Munafigun ayat 8). Spontan'Umar berkata, 
"Tidak sebaiknyakah kita bunuh saja orang tercela ini, wahai Rasulullah!" Yang dimaksudnya 
adalah 'Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak, 
agar orang-orang tidakberdalih bahwa dia (Muhammad) membunuh shahabatnya'. 


Ang ia AAS ES PNG SS AS محم‎ BEE is 
BESI AGEN ANA da AAN AN nana ba رَضِيَ‎ 
SRS A ملم قال بس مِنَامَنْصْرَب‎ EA Te ga NGE َد اه‎ 

MARI 


3258. Telah bercerita kepadaku Tsabit bin Muhammad telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari 'Abdullah bin Murrah dari Masrug dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, dari Sufyan dari Zubaid dari Ibrahim 
dari Masrug dari 'Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukan dari 
golongan kami siapa yang memukul-mukul pipi, merobek baju dan menyeru dengan seruan 
jahiliyyah (meratap kematian) ". 


Bab: Kisah Khuza'ah 


LA 


: esa NDANG pn DAN 


“E 


r 


LAN 


IM 


e Fy DAMAI ul 2 2 Ac zi 35 Í AS 
Hóra بْنِكَمَعَةَبْن‎ AE JE sa Ane ab صل‎ AN سو ل‎ BLN ii 


d 


i 


3259. Telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Yahya bin 
Adam telah mengabarkan kepada kami Isra'il dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "'Amru 
bin Luhay bin Gam'ah bin Khindif adalah Abu Khuza'ah"'. 


a EE SMPN سَعِيدَبّنَ الْمْسَيِِقَالَ‎ A هر‎ SARA TAU عا‎ 
Para Ja YANG يبو‎ a; AE Sintang Ie SARAAN 


عو ىر 
| 


a و راس وذ “ا ا ار‎ 2. A PALA AH = قا‎ 16 2 
AAS PEN ALE, aa WIL وهر‎ Je نالو‎ Wêsi 
AN GEN PAN من سي‎ A JAN 5 NG قد‎ Ag 


3260. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata, aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata, Al Bahirah adalah 
unta yang tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diambil air susunya oleh seorang pun 
dipersembahkan untuk berhala, sedang as-sa'ibah (jamaknya as-Sawa'ib) adalah unta yang 
tidak hamil lagi yang mereka persembahkan untuk tuhan-tuhan mereka (patung). Sa'id bin Al 
Musayyab berkata: dan Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Aku melihat 'Amru bin Luhay Al Khuza'iy menarik punggungnya ke 
neraka dan dia adalah orang pertama mempersembahkan as-Sawa'ib (saibah) ". 


Bab: Kisah Zamzam 


NB ٤ س وور‎ to 2 - Ang Sek ل رياه ع“‎ 7 NA Ba NGE 
NG Ara da A SI Ata حدثتا ر يدهو ابا ُرَم قال حد نتا ابو ق‎ 


SIS 53 قال قال ابو‎ BIG 3 un a NG NIEI SANG 
ENGINE Ee ERA Mina 
KE AG TEE II a LA َر‎ AA بحر‎ 3 LAI 
LN II 


ui 2 JA 26 


TELAT CG aa Pee AI 
HE قال‎ Ka الْمَسْجِدِكَالََمَوَ‎ Ih SN ga GA delay a LN NG 
Hra iy SEE ZA Lana maa, 


ra 


(KAA‏ ر عر 


wW 


Aa 2 LA 


Pa E ل‎ D e 


1 و ار و ار ر سرع وده 7 ماس عور ر 27 Foa WANA TT LG‏ امي 2 4 ر 
EN AN KANGGE 3636 JG NA Getas IA‏ 
Mp Wi GEZ‏ ص در 4 Aa 2 5006 Ka a‏ ا SELASA‏ 
قأرَسَلّت أخي Ka A JA 3 BAN ia ES IKI‏ 

A PU و‎ NN Tebe SEP MONG A 
ALE hides OAE A E SI 433 

OS 

SI da ah Nag jaka KEL فكل‎ KAA LAI na BEN adl KAG 


J r r 


BANI SS Ang PE AL KANG pa 


P P 


BERA Asa, PA Gb 5 PANA NG BEN ES KANAAN KAA 


r 


z و‎ A را‎ #2. SAS ai E PA لك و س ور‎ 
JAAN 2 AGAN : naa SINI NN ara 


“ 


sês ga NA GS SES AN aa ag Se 
Ie ره‎ KAA Dat ui OA < Ts 5 PAE Ian 2 
Sa herifi EAN sil قاو‎ a SLi ARA 

CE NI Sis SNG Aa JANG AE SA 


3261. Telah bercerita kepada kami Zaid, dia adalah anak dari Akhzam berkata, telah 
bercerita kepada kami Abu Outaibah, Salmu bin Outaibah telah bercerita kepadaku 
Mutsanna bin Sa'id Al Oashir berkata, telah bercerita kepadaku Abu Jamrah berkata, Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata kepada kami: "Maukah kalian aku ceritakan tentang 
masuk Islamnya Abu Dzarr radliallahu 'anhu?". Abu Jamrah berkata: Kami jawab: "Ya, mau". 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Abu Dzarr radliallahu 'anhu menuturkan: "Aku 
adalah seorang laki-laki dari suku Ghifar, kemudian sampai berita kepada kami bahwa ada 
seorang laki-laki di Makkah yang mengaku sebagai Nabi, kemudian aku katakan kepada 
saudaraku: "Pergilah kamu menemui laki-laki itu, bicaralah dengannya lalu bawalah 
kepadaku kabar tentangnya". Maka saudaraku berangkat menemui laki-laki itu kemudian 
kembali. Aku bertanya: "Apa yang kamu bawa?". Dia menjawab: "Demi Allah, sungguh aku 
telah melihat dia seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang keburukan". Aku 
katakan kepadanya, "Aku belum puas tentang kebaikan yang kamu sampaikan". Maka aku 
ambil kantong (terbuat dari kulit) dan sebatang tongkat kemudian aku berangkat menuju 
Makkah. Sesampainya di sana aku tidak kenal laki-laki yang dimaksud sedang aku enggan 
bertanya tentangnya. Maka kuminum air zamzam lalu aku duduk di masjid (al-Haram) ". Abu 
Dzar melanjutkan, "Lalu "Ali radliallahu "anhu lewat di dekatku dan berkata, Sepertinya anda 
orang asing?". Abu Dzarr berkata: "Aku jawab: "Ya, benar". 'Ali berkata: "Mari singgah ke 
rumah". Abu Dzarr berkata: "Maka aku berangkat bersamanya dan dia tidak bertanya 
apapun kepadaku dan aku juga tidak menceritakan maksud kedatanganku'. Pada pagi 
harinya, aku kembali menuju masjid untuk bertanya tentang orang yang mengaku Nabi 
namun tidak ada seorangpun yang dapat memberi kabar kepadaku". Abu Dzarr melanjutkan, 
"Lalu 'Ali menghampiriku dan berkata: "Mungkin orang ini (maksud Ali Abu Dzar sendiri) 
sudah tahu rumah Muhammad!". Abu Dzarr menjawab: "Ah belum". 'Ali berkata: "Mari ikut 
aku". Abu Dzarr berkata, Lalu 'Ali bertanya: "Apa kepentinganmu dan apa tujuanmu 
mengunjungi negeri ini?". Abu Dzarr berkata; Aku katakan kepadanya, "Kalau kamu mau 
merahasiakannya, aku akan memberitahumu!. 'Ali menjawab; "Ya, akan kulakukan!". Abu 
Dzarr berkata, "lalu aku ceritakan kepadanya, "Telah sampai berita kepada kami bahwa di 
negeri ini telah datang seseorang yang mengaku sebagai Nabi maka aku mengutus 
saudaraku untuk berbicara dengannya, lalu dia kembali, namun aku tidak puas dengan 
kebaikan yang diterangkannya. Maka aku ingin menemuinya". Maka 'Ali berkata kepadanya, 
"Sungguh kamu telah mendapat petunjuk dan inilah aku orang yang akan menunjukkan jalan 
untuk menemuinya. Untuk itu, ikutilah aku, dan masuklah saja jika aku masuk, dan jika aku 
melihat ada orang yang aku khawatiri, aku akan berdiri merapat ke tembok seakan-akan aku 
sedang membetulkan sandalku, maka saat itu pergilah kamu". Kemudian 'Ali pergi berlalu 
dan aku ikut pergi bersamanya hingga ketika dia masuk aku pun ikut masuk menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya kepada beliau: "Terangkanlah Islam 


kepadaku?". Maka beliau menerangkannya kepadaku lalu akhirnya aku masuk Islam dan 
berganti agama. Kemudian beliau berkata kepadaku: "Wahai Abu Dzarr, rahasiakanlah 
masalah ini dan kembalilah ke negerimu. Nanti jika sampai berita kepadamu tentang 
kejayaaan kami datanglah menghadap kemari." Aku berkata: "Demi Dzat yang telah 
mengutus baginda dengan hag, sungguh aku pasti akan menjelaskan masalah ini di hadapan 
mereka". Maka dia mendatangi masjid sedangkan orang-orang Ouraisy sedang berada di 
sana lalu dia berkata: "Wahai sekalian Quraisy, aku bersaksi tidakada yang berhak disembah 
selain Allah dan aku besaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya. Maka 
mereka berkata: "Berdirilah kalian untuk (menghajar) orang yang baru saja mengganti 
agamanya ini". Maka mereka berdiri semuanya lalu aku dipukuli hingga hampir mampus. 
Kemudian 'Abbas mendapatkan aku, lalu membaringkan badanku, kemudian memandang 
mereka seraya berkata, "Celaka kalian, kalian hendak membunuh seorang pemuda dari suku 
Ghifar. Bukankah tempat berdagang kalian dan lalu lalang kalian (menuju Syam) melewati 
Ghifar?". Akhirnya mereka melepaskanku. Keesokan harinya, aku kembali ke masjid dan 
kembali mengatakan seperti yang kemarin. Maka mereka kembali berkata: "Berdirilah kalian 
untuk (menghajar) orang yang baru saja mengganti agamanya ini". Maka aku diperlakukan 
seperti yang mereka lakukan kemarin dan kembali 'Abbas mendapatkan aku lalu 
membaringkan badanku seraya berkata kepada Ouraisy seperti yang kemarin dia katakan". 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Itulah awal kelslaman Abu Dzarr, semoga Allah 
merahmatinya". 


Bab: Kebodohan Arab 


KAL NA EN GE ye PASIR YK بُو‎ Aira 


مه 2 


R AWT AF INE 
ANA 13254 d) SANG 


3262. Telah bercerita kepada kami Abu Al Nu'man telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah 
dari Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Jika kamu 
dapat bergembira dengan mengetahui kejahilan orang Arab, maka bacalah firman Allah 
Subhaanahu wa Ta'ala mulai dari ("Sungguh telah rugilah orang-orang yang membunuh 
anak-anak mereka karena kebodohan dan tanpa ilmu...") sampai firman-Nya ("..Sungguh 
mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk") (OS al-An'am ayat 140). 


Bab: Orang yang menisbatkan diri kepada nenek moyangnya dalam Islam dan 
jahiliyah 


دوم (Arap A‏ ر آ٤‏ د 259 KAMI > a?‏ م وم 2 Ns 7 TEA‏ 
pa‏ بَنُحَفْصٍحَدَتَمَا أي حَذَتَمَاالأَعُْمَشحَدَتْنَاعَمْرُو dana‏ بن جبير SOE‏ 


Z 


ANGINE ge sahé‏ )535 عشي رك الْأَقَرَبينَ) be LAN GS‏ اللُعَلَيهوَسَلَمَ 


? 3 4 A 4 va > ام .2 عام‎ A 
مُعَنْحَبِيبٍ بنا ي كَابتٍ‎ ka PENA قا‎ Son Pose PS يُتادي يَابَنِي فهر‎ 


Z2. 


NE LAN عَشِي رَكَكَ الأَقَرَبِينَ) جَعَل‎ SIS PUJAAN AL Aye Mooii é 
JAE AA tiasa 

3263. Telah bercerita kepada kami 'Umar bin Hafsh telah bercerita kepada kami bapakku 
telah bercerita kepada kami Al A'masy telah bercerita kepada kami 'Amru bin Murrah dari 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Ketika turun firman Allah 
Subhaanahu wa Ta'ala QS asy-Syu'ara (26) ayat 214 yang artinya ("Dan berilah peringatan 
kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat", maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru: 
"Wahai Bani Fihir, wahai Bani 'Adiy, yaitu nama desa-desa suku Ouraisy". Dan Oabishah 
berkata kepada kami, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit dari 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Ketika turun firman Allah 
Subhaanahu wa Ta'ala OS asy-Syu'ara (26) ayat 214 yang artinya ("Dan berilah peringatan 


kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat", maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru 
memanggil mereka suku persuku". 


GEN Gae 565 n WAE Bea AKAN KAH 
a 2 KUMA LAN A Sanga ا‎ MBA NGA, AN 


Pera 


GAB AA saa DEGAN) ya ALE تى اعرا‎ KA ae PA 
Baa Jinê ya SEA NYA pa SE 


3264. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah mengabarkan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Bani 'Abdu Manaf, belilah 
jiwa-jiwa kalian (peliharalah) dari siksa Allah, wahai Bani 'Abdul Muthallib, belilah jiwa-jiwa 
kalian (peliharalah) dari siksa Allah. Wahai ibunda Az Zubair bin Al 'Awwam, bibi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, wahai Fathimah binti Muhammad belilah jiwa-jiwa kalian berdua 
(peliharalah) dari siksa Allah. Aku tidak berkuasa melindungi kalian berdua di hadapan Allah 
sedikitpun dan mintalah hartaku mana yang kalian suka". 


Bab: Anak saudara, atau budak suatu kaum adalah dari mereka 
A MAN صَنَ‎ NG Wa KEN اد رضي‎ HE NG Eih Wis 5 شلا 5 بن‎ keke 
شولا‎ Sui 57 ANN MS AB أَحَدَّمِنَ‎ H3 IRIS AN سَلَّم‎ $ 
BISA da sale 


3265. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memanggil kaum Anshar lalu bertanya: "Apakah ada seseorang yang bukan dari kalian?". 
Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali anak dari saudara perempuan kami". Maka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Anak dari saudara perempuan suatu kaum 
berarti bagian dari (kaum) mereka". 


Bab: Kisah budak habasyah 


Nagi Ser SAS Gan NA‏ عَنْعْروَةَعَنْعَايسَّةَأنَأَبَابَكْرِ 


BIA bG an ES, Sak ai GB JALAN 53 
Ibat siége sae صل‎ NG S SI Ga بتو‎ na sale 
xie KASN AATRE sé a sae Na Nuis 


A 
- 


Alan Ag AN PAPAN paga LAN يَلْعَبُونَفٍ‎ 4 Ada نظن إلا‎ Aiu Wlakas 

Sea a ARES 
3266. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Abu Bakr radliallahu 
'anhu datang kepada ('Aisyah radliallahu 'anha) saat di sisinya ada dua orang budak wanita 
yang sedang bernyanyi pada hari-hari Mina sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menutup wajahnya dengan kainnya. Kemudian Abu Bakar radliallahu 'anhu melarang dan 
menghardik kedua sahaya itu. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melepas kain yang 
menutupi wajahnya dan berkata: "Biarkanlah wahai Abu Bakar. Karena ini adalah Hari Raya 
"led". Hari-hari itu adalah hari-hari Mina (Tasyrig). Dan berkata 'Aisyah radliallahu 'anha: 
"Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menutupi aku dengan (badannya) sedangkan 
aku menyaksikan budak-budak dari Habasyah itu bermain di dalam masjid. Tiba-tiba dia 
("Umar radliallahu 'anhu) menghentikan mereka. Maka Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
berkata: "Biarkanlah mereka dengan jaminan Bani Arfidah, yaitu keamanan". 


Bab: Orang yang tidak suka dicaci nasabnya 
عن أَبِيهعَنَعَايِشَدَرَضِي اله کک‎ né TA AAN 3? BUAS psie 
HE BENER NG a GAS PAN A2 عَلَيوَسَلَمفي‎ Adaa كا‎ 


A 


ر 


LJK‏ لجرو ع ادال دعي أ Ay Keep,‏ فقا تلا BE‏ گانَ 


3267. Telah bercerita kepadaku 'Utsman bin Abu Syaibah telah bercerita kepada kami 
'Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Hassan (Ibnu Al 
Mundzir bin 'Amru bin Haram Al Anshariy Al Khazrajiy) meminta ijin kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam untuk mengejek kaum Musyrikin (Quraisy) lalu beliau berkata: "Tapi 
bagaimana dengan nasab (keturunan) ku?". Maka Hassan berkata: "Aku pasti akan 
mengeluarkan (menyelamatkan) baginda dari mereka sebagaimana rambut dikeluarkan dari 
adonan". Dan dari bapaknya berkata: "Aku pergi untuk mencela Hassan dihadapan 'Aisyah 
radliallahu 'anha, maka dia berkata: "(Jangan kamu lakukan) karena dia pernah 
menyelamatkan (melindungi) Nabi shallallahu "alaihi wasallam" 


Bab: Penjelasan tentang nama-nama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


“2 Pera 


7 و - 


1S z 8 Par ء9‎ ZAH KH 2 A مه‎ Z 2 
Weni عبرو لیل مذ تددو‎ ja s ARA Pa 


LANG ian JNE a 5 PSA 


3268. Telah bercerita kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir berkata telah bercerita kepadaku 
Ma'an dari Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari bapaknya 
radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku memiliki 
lima nama, Aku adalah (1). Muhammad, (2). Ahmad, (3). aku juga Al Mahiy (penghapus), 
maksudnya Allah menghapuskan kekafiran melalui perantaraanku, (4). Aku juga Al Hasyir 
(penghimpun), maksudnya manusia akan berhimpun di bawah kakiku dan aku juga (5) Al 
'Agib, yang artinya tidak ada seorang nabi pun sepeninggalku.. 


Baba‏ اهيبن SI yA‏ مَعَنُ 


as‏ تو Dale NGANG E‏ اي يَرَهَرَضِيَاللَهُحَنَهُقَالَقَالَ 
وول ASEAN SA SEA Ops KS 6 PENA ag Ar, ANA‏ مو و SA‏ 
BARA ALA 55‏ و 


3269. Telah bercerita kepada kami 'Ali bib "Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidakkah kalian takjub (kagum) bagaimana Allah menyelamatkan 
aku dari caci maki Ouraisy dan laknat mereka?. Mereka biasa mencaci maki orang yang 
tercela dan melaknat orang yang tercela sedangkan aku adalah Muhammad (orang yang 
dipuji) ". 


Bab: Penutup para Nabi 


Es AM ya NASA MULAN Cina‏ اتاد pe AVIE‏ ندال رضى اله 


.. A 


Nya as نكن‎ A KAN Ji سام مَل‎ IL Ya LANGKA 
Kan FEFE ETE يدلو تاو يجيو‎ EN Ya dn ja 


3270. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan telah bercerita kepada kami Salim 
bin Hayyan telah bercerita kepada kami Sa'id bin Miyna' dari Jabir bin 'Abdullah Raa berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan aku dan nabi-nabi sebelumku 
seperti seseorang yang membangun suatu rumah lalu dia menyempurnakannya dan 
memperindahnya kecuali ada satu labinah (tempat lubang batu bata yang tertinggal belum 
diselesaikan) lalu manusia memasuki rumah tersebut dan mereka terkagum-kagum sambil 
berkata: 'Duh seandainya saja labinah ini disempurnakan!". 


ASA ko z P tp x ور و ور 2 5221 وو اه‎ 
eS رميو ا‎ KAKANG 


SIS Goa EN aa Ya Pa SENA sigas 


Pegat aan : 24 9 5 رد‎ a ء‎ 
فونَيدِوَيَعُجَبُونَهُوَيَقَولونَهَلا‎ jaga) kado e Naas ag 


PA 
Pa 


WA Pa As 4 0. 9 
ing A1, AL AI BEA 


3271. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Isma'il bin 
Ja'far dari 'Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaanku dan nabi-nabi sebelumku 
seperti seseorang yang membangun suatu rumah lalu dia membaguskannya dan 
memperindahnya kecuali ada satu labinah (tempat lubang batu bata yang tertinggal belum 
diselesaikan) yang berada di dinding samping rumah tersebut, lalu manusia mengelilinginya 
dan mereka terkagum-kagum sambil berkata, 'Duh seandainya ada orang yang meletakkan 
labinah (batu bata) di tempatnya ini". Beliau bersabda: "Maka akulah labinah itu dan aku 
adalah penutup para nabi". 


Bab: Wafatnya Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam 


259 ےو )0 ووو AEA 159 TA‏ یو PA ILGA A la ۶ Z‏ 2 و د ar‏ 
حدئتا عبد اله بن يو سف حَد تا الليّث عن عقيل عن ابن شهاب PE‏ 3 الزّبَير عَنْعَايِشَة 


e A‏ ر َيه وسل وىو ھ Aset‏ 5-8 ر 
رضي IA‏ صل الله تو وهو هو اب تلاث وسينو قال JAHE‏ 


ا 
GIA‏ ياي 
ت 


3272. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits 
dari ; Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggal dunia dalam usia enampuluh tiga tahun". Dan 
Ibnu Syihab berkata, dan telah mengabarkan kepadaku Said bin Al Musayyab seperti hadits 


ini". 
Bab: Julukan Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam 


> r Z 


MEN Jo LANG Ba AN KEN ge SN HE NG EKA SE وام بن عم عُمَرَ‎ 2 AA 

NG AAN ia LM صل‎ LN ÁK Ía a sala; 
A و‎ 

a A AR 


. 


3273. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'Umar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berada 
di suatu pasar tiba-tiba ada orang yang berkata (kepada orang lain): "Wahai Abu Al Qasim". 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menoleh lalu bersabda: "Berilah nama dengan 
namaku tapi jangan kalian menggunakan nama dengan nama kuniyahku (gelar/panggilan) ". 


Aa وو‎ BLN رضي‎ ea a 2-72 DEA KA AS بن‎ 23 NA LA 


2 ra 
WA BKN 7 ELENG ےو كر‎ 
7 ABS PUASA me 


3274. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari Manshur dari Salim dari Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Silakan kalian memakai nama dengan namaku tapi jangan dengan 
nama kuniyahku (gelar/panggilan) ". 


A‏ ر ر 


La LAN SAN SAW Ss AT, Es‏ معت آبَاهر يَرَة يقو لقال بو 


Pe Ap SNG PU la gala aké قاسم صلا‎ 


3275. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
Ayyub dari Ibnu Sirin berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Abu 
Al Oasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berilah nama dengan namaku tapi jangan 
kalian menggunakan nama dengan nama kuniyahku (gelar/panggilan) ". 


- 18 و و و و ملاع 2 1م م A‏ وار عدو م 2 .2 0 

SEMEN PANAI می عن‎ MRI ANU pa AAS جاب حَذَمِْي‎ 
3 0 ع سر ار‎ 2% 2y ILA 12? 2 ودر ر و‎ NP DA 

نمز KER 7 MANA ena BIN GA Ga‏ قَذَعَلِمَتٌمَامُتَعَتُ Sara Gg‏ إِلابِدَعَاءِرَسُولٍ 


A 


Eá EI ês NGANG 2 GEN دَهَمَت ي‎ MI da andé KIE NAPA 
قَدَعَالى‎ 


3276. Bab. Telah bercerita kepadaku Ishag bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al 
Fadlal bin Musa dari Al ja'di bin 'Abdur Rahman: "Aku melihat as-Sa'ib bin Yazid dalam usia 
sembilan puluh empat tahun masih kekar dan tegap lalu dia berkata: "Aku mengetahui 
bahwa tidak ada nikmat yang aku rasakan dalam pendengaran dan penglihatanku ini 
melainkan karena do'a Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Dahulu bibiku dan aku pernah 
menemui beliau lalu bibiku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak laki-laki dari 
saudara perempuanku ini mengeluhkan sesuatu kepadaku maka tolonglah mohon do'a 
kepada Allah untuknya". as-Sa'ib berkata: "Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
mendo'akan kebaikan bagiku." 


Bab: Penutup kenabian 


نكا ميد Sa LAS NE AN, PA Sena‏ يدَقَالَ 


bad A 


Sai‏ إل AN MPa‏ عليه a saki‏ قَقَالَتَ يَارَ T AI‏ رسي 
ediki. A Pen FS SS LES‏ بین Nak‏ 
as yk! PAN ANNA KENA NE AN Ja SAN‏ زر الْحَجَلةٍ 


PI 


3277. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Ubaidullah telah bercerita kepada kami 
Hatim dari Al Ju'aid bin 'Abdur Rahman berkata: Aku mendengar As-Sa'ib bin Yazid berkata: 
Bibiku pergi bersamaku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya putra saudariku ini sedang sakit pada kedua kakinya". Maka beliau 
mengusap kepalaku lalu memohonkan keberkahan untukku. Kemudian beliau berwudlu', 
maka aku minum sisa air wudlu' beliau dari bejananya lalu aku berdiri di belakang beliau 
hingga aku melihat di antara pundak beliau ada tanda kenabian". Ibnu 'Ubaidullah berkata, 
'Al Khujlah artinya tanda kenabian berwarna putih seperti yang ada di antara dua mata 
kuda". Sedangkan Ibrahim berkata: "Seperti telur burung". 


Bab: Sifat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


IL ikat ash ع‎ SESUAI idaman ARE عاص‎ PN SAS 


POP, AN 153 =- a Lah 20 > ISA, 2 aa CA dus LEAN رَضِيَ‎ NG 


< 


Dah JÊG a بيه بابي لاسر‎ LIS 


3278. Telah bercerita kepada kami Abu 'Ashim dari 'Umar bin Sa'id bin Abu Husain dari Ibnu 
Abu Mulaikah dari 'Ugbah bin Al Harits berkata; Abu Bakar mengerjakan shalat 'Ashar 
kemudian keluar berjalan kaki lalu dia melihat Al Hasan (cucu Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam) sedang bermain dengan anak-anak kecil lainnya lalu Abu Bakr menggendongnya 
di atas pundaknya dan berkata, "Demi bapakku, kamu mirip sekali dengan Nabi dan tidak 
mirip dengan 'Ali". Maka 'Ali pun tertawa karenanya. 


A 


SENI EA on ARSA ي‎ Nyi Jar SN CS GANG ON بودن‎ KA دي‎ NGGE 


.. d 
4 
ا ااه 21 24 لجو گار الک و وغ‎ 
دش‎ AN | صلی الله‎ 
Pa 


3279. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus telah bercerita kepada kami Zuhair 
telah bercerita kepada kami Isma'il dari Abu Juhaifah radliallahu 'anhu berkata; "Aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (bersama Al Hasan) dan Al Hasan mirip dengan beliau'. 


Ma قال سيعت مك‎ Si د‎ Ine Kia حَدَ‎ YAN SS a a 
عب ليما السلا م شەك لاي‎ E NGU NBK sjó : 


NG AE Hae Saka nak E aa 0 BÉK AGE NG Sakinah 


معو م 


2 RAN la yel ISA jan 


3280. Telah bercerita kepadaku 'Amru bin "Ali telah bercerita kepada kami Ibnu Fudlail telah 
bercerita kepada kami Isma'il bin Abu Khalid berkata, Aku mendengar Abu Juhaifah 
radliallahu 'anhu berkata: "Aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Hasan 
bin "Ali 'alaihimas salam sangat mirip dengan beliau". Aku katakan kepada Abu Juhaifah: 
"Coba ceritakan ciri-ciri sifat beliau kepadaku!". Abu juhaifah berkata, "Beliau berkulit putih 
dan rambut beliau sudah banyak yang beruban dan beliau pernah memerintahkan untuk 


La 


memberikan kami tiga belas anak unta". Dia melanjutkan: "Selanjutnya Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam meninggal dunia sementara kami belum sempat mengambil pemberian 
beliau tersebut'. 


- 7 LA A Z 7 
م 5م في‎ NISL 4 1 rls دان م‎ > fs > 241787 علا م‎ EEA MAK 
P 


g% 


BEAN SEN gea aN SA 
3281. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Raja' telah bercerita kepada kami Isra'il dari 
Abu Ish aq dari Wahb Abu Juhaifah as-Suwa'iy berkata; "Aku pernah melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan kulihat warna putih pada rambut yang terletak antara bibir bawah dan 
dagu beliau'. 


CA 
r 


Pap‏ - ا و kaz‏ عه مو كام sas‏ ر 3 er‏ و 
Ki‏ ير بع Padu‏ صاحب ga‏ صلى AN‏ 45 
i LL F‏ 2 7 اموسرم ne Sup Note Ab pena‏ 3 

edan SS GANE سَلَْمْ‎ Sa Je ANE A 3 

3282. Telah bercerita kepada kami 'Isham binKhalid telah bercerita kepada kami Jarir bin 

'Utsman bahwa dia bertanya kepada 'Abdullah bin Busr, shahabat Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam katanya; "Apakah kamu pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada usia 
lanjut? '. Dia menjawab; "Ya, rambut yang sudah memutih pada dagu beliau". 


- LA 7 Z Z Z 
a 22 $ و 2 £ { د ور ممم‎ 1 Lia LA i MS KAS امه‎ A 


PA 


AI Las Mg LAS d‏ صل AA SAN P‏ بالطو يلول 
if f- 1 2 21 f- A 234 3 D WE 50 24 ai‏ 4 121 
Ms a A oo JAN R3 maib‏ قطط 3 ARA‏ جل ANE PN‏ هو SA‏ 


0 شرم م ره‎ Pi سی‎ AA 7 ےا پا > ی و دوه‎ 
KAA GA SI a ر نقيت مک َر‎ 
4 l ار الصا تار ےا سے ے 2 - - 77 2% .2 وام‎ ig 2 
اليب‎ AE TENETS ENE 
3283. Telah bercerita kepadaku Ibnu Bukair berkata, telah bercerita kepadaku Al Laits dari 
Khalid dari Sa'id binAbu Hilal dari Rabi'ah bin Abu "Abdur Rahman berkata, aku mendengar 
Anas bin Malik radliallahu "anhu sedang menceritakan sifat-sifat Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, katanya: "Beliau adalah seorang laki-laki dari suatu kaum yang tidak tinggi dan 
juga tidak pendek. Kulitnya terang tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. 
Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Kepada beliau diturunkan wahyu saat 
usia beliau empat puluh tahun lalu menetap di Makkah selama sepuluh tahun kemudian 
diberikan wahyu lagi dan menetap di Madinah selama sepuluh tahun lalu beliau meninggal 
dunia, dan ada rambut yang beruban pada kepala dan jenggot beliau dengan tidak lebih dari 
dua puluh helai". Rabi'ah berkata: "Aku pernah melihat sehelai rambut dari rambut kepala 
beliau berwarna merah lalu kutanyakan. Maka dijawab: "Warna merah itu berasal dari 
minyak rambut'. 


BN EA NE ani Ea LES 4 Wan pa TKA خد اغد‎ 
بالطو يلابا ولا باص‎ Pa ME GS ل گا درسو‎ jagaa aga: 
dena NN LAMA BAN 5 الط‎ A وَلَيْسَ‎ L r SEN NUN, 


1 


Ant aah siya E E‏ سين کو ÉÉ‏ لبس ف tical san‏ شع 
بَيَضَاءً 


3284. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abu 'Abdur Rahman dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
bahwa dia mendengarnya berkata: "Adalah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidaklah 
berbadan tinggi dan juga tidak pendek. Kulit beliau tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu 
kecoklatan. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus. Beliau diutus oleh Allah 
Subhaanahu wa Ta'ala saat usia beliau empat puluh tahun lalu tinggal di Makkah selama 
sepuluh tahun dan menetap di Madinah selama sepuluh tahun lalu Allah Subhaanahu wa 
Ta'ala mewafatkan beliau dan ada rambut yang beruban pada kepala dan jenggot beliau 
tidak lebih dari dua puluh helai". 


PAM 


Sela a a 1 BAN SAE سمي آبُو‎ PA AS 


LA 2 
- 


AA E EEN NE AE TOA 
KAB aih eE 


3285. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Sa'id Abu 'Abdullah telah bercerita kepada 
kami Ishaq bin Manshur telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari bapaknya dari 
Abu Ishaq berkata; Aku mendengar Al Bara' berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
adalah manusia yang paling tampan wajahnya, paling baik akhlaqnya. Beliau tidak berbadan 
terlalu tinggi dan juga tidak pendek". 


Na sa Parag AA حص‎ PUN a JG ا‎ 


وه 


25 : و8‎ £ Led 03 


3286. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Hammam dari 
Oatadah berkata: "Aku bertanya kepada Anas: "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah menyemir (rambut)? '. Dia menjawab, "Tidak, hanya memang ada penyemiran 
sedikit pada pelipis beliau". 


A4 KH اور وور‎ ۶ - 2 No 2 LN 2 0 Pa ر هيم‎ ZAH م‎ AI, RAW 
AS TAN نغ‎ AWAN ع ال‎ GA عم حَدنُنًا شعيةى :أ و‎ Sa 
SS JIE برضي‎ EA ي إِسَحَاقَعَنَ‎ EK gase حفص‎ 


A 57 A A 20 GA دما ال اشع‎ s A Pa LAM صا‎ SN 
/ 5 6 „$ ba 00 0 ۰ . 2 NG 


A 
- - P 


1 عر و و E GAS‏ 2 و 2 A‏ 
لم ار ra‏ سف بَا ي إِسَحَاقَعَنّأبي هل مَنْْبَيَه 


3287. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'Umar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Abu Ishaq dari Al Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhuma berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah seorang yang berdada bidang, jarak antara kedua bahunya agak panjang. 
Beliau mempunyai rambut hingga menyentuh ujung telinga. Dan aku pernah melihat beliau 
mengenakan baju merah dan tidak pernah kulihat ada yang lebih bagus dari baju itu". Yusuf 
bin Abu Ishaq berkata dari bapaknya; "Rambut beliau terjuntai hingga menyentuh pundak 
beliau". 


1 
CAN A 
0 20 328? ر‎ 4 


Jinê ALAN pe ANE الَا گان و‎ IA NG Se نعم‎ gi 
AAN Jin JANGAN 


3288. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Zuhair dari Abu 
Ishaq berkata; Al Bara' pernah ditanya: "Apakah wajah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
seperti pedang? '. Dia menjawab: "Tidak, akan tetapi wajah beliau seperti rembulan". 


2 2 
2 م 2 Z A PEAP A‏ ر 2 7 2 م و 
AA 2 NS‏ عي موه < ر ر 3 سا 20 241272% w GN A A‏ م أ م 
الححكي قال سيعت ATASAN‏ رَس ول se a ja pe‏ إلى الْبَطحَاءِ 
A‏ 

2 z A 4 2 و‎ 2 w 04 ل هو‎ 
& & Â سم‎ AL K3 Pe AN ا ر‎ ki 2 ر 7 را‎ 21. PARI A 
| TA AA EN ta 8 ره ا مدت وقا‎ | NS 4. | el : > 
g شعبه و زادقية عون عنابية‎ J يەعنزه‎ SUN Jua 2 man) لظهر 2 ينو‎ Jet beg 


7 KE ااا‎ 3 2 At 03 ALA 1 222 AEN 
فَجَعَلُوايَاخُذُونَيَدَيْهِقَيَمْسَحُونَبَاوْجُوهَمٌ‎ GANG Si ga رايا‎ sa جُحَيَقَدَكَالَ كَانَيَمُرٌ‎ 


2 PA ar 25 2 Zar A 4 A Kd Z 
مم و و‎ NGA كدر ل واا † ار‎ Az PLN AI KL 0 Ate KAK 
و جُهي فإذاهي أَبرَدْمِنَ الثَلَحوَأَطْيّبُرَابحَهُمِنَ المِسَكِ‎ IE RS قال فأحَذت بيده قو‎ 


3289. Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin Manshur, Abu "Ali telah bercerita kepada 
kami Hajjaj bin Muhammad Al A'war di Mashishah telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Al Hakam berkata: aku mendengar Abu Juhaifah berkata: Pada suatu hari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam keluar pada siang hari menuju Batha', kemudian berwudlu', lalu beliau 
shalat Zhuhur dua raka'at dan 'Ashar dua raka'at dan di hadapan beliau diletakkan tongkat'. 
Syu'bah berkata: dan 'Aun menambahkan dalam riwayat hadits ini dari bapaknya, Abu 
Juhaifah, berkata: "Saat itu lewat dari belakang tongkat tersebut seorang wanita, maka 
orang-orang pada berdiri lalu memegang tangan beliau, kemudian mengusapkannya pada 
wajah-wajah mereka". Dia (Abu Juhafah) berkata: "Maka aku pegang tangan beliau lalu 
kuusapkan ke wajahku yang ternyata tangan beliau itu lebih dingin dari pada salju dan lebih 
wangi dari pada minyak kasturi". 


4 A ra 2 22: o 4 A و‎ Wd 
AG ORAL AS درو ما سن ر »ر‎ FLAA 4ا وو‎ a A ب ود ورم و‎ LAN 
# 


و Ag‏ 2 > 5 224 سیا 2 روا م f Ti‏ وام 
KA‏ عدا ن حدما عبد الله أ خب دا وش عن ال هري قال ANAKE SAS‏ عبد الله عن ان 


A 041 4 


Ž 4 0 Pun DANANG EN AL 2 

DAA GO دما يكو‎ AN دالاس و‎ ga Gaal صل‎ LAN NGGEN عَڳاس رضي‎ 
A A AT ANAA Car Pe na TA . A Zr {z ا‎ AAN و‎ A SN 

حِينَيَلْقَامُجِبرٍ Jp‏ 3 کان جر ي لعَلَيّهِالسّلام يَلَقَاهْف Jaa a rang,‏ 

ia gaga NAMA PA Aa ALAN bea 


3290. Telah bercerita kepada kami 'Abdan telah bercerita kepada kami 'Abdullah telah 
mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku 
'Ubaidullah bin 'alaihimas salam dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan, terutama pada bulan 
Ramadlan ketika malaikat Jibril "Alaihissalam mendatanginya, dan Jibril 'alaihissalam 
mendatanginya setiap malam bulan Ramadlan dan dia mengajarkan Al Qur'an kepada Beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam. Sungguh Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam ketika didatangi 
Jibril 'alaihissalam kedermawanannya jauh melebihi daripada angin yang berhembus". 


- 
se“... 


AA 22 ba tapa‏ - م ےا ےو د TAN. ? Z 2, 2A? Ke NG‏ وو 
حَدَشَْايَحَيَى بن مو SAS 5 MAA ESA ga‏ ابن جر يچ قال GA‏ ابن HE EME‏ 


SA AE Ji Seka sad EN الها نرسو ل اله صل‎ 2 sané 


A 


LAR 7 l مه‎ Bk e ر ار‎ - Pan AKu جم د‎ AR 
SA EA ABI KASI مَاقَالَ الْمَدَلِجِيلِرَيْدِوَأْسَامَةَوَرَأَى‎ HSNI 


Pa 


3291. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Musa telah bercerita kepada 'Abdur Razzag 
telah bercerita kepada kami Ibnu Juraij berkata telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syihab 
dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah masuk mendatanginya dengan wajah berseri-seri penuh cahaya lalu berkata: 
"Apakah kamu belum mendengar apa yang dikatakan Al Mudlijiy kepada Zaid dan Usamah 
yang ketika itu beliau melihat kedua kaki mereka berdua, lantas beliau katakan 
Sesungguhnya kaki mereka berdua sangat mirip '. 


PA Z 
4 Pa » P س و‎ 29 2 Pada 
2 2 & 537 و‎ PA 219 < واه‎ 2 NA مع كوه و ده و‎ AA هم‎ 22 AAA 
عبد الله كن‎ NA ea E E ن ب‎ + 9 j kd DAN) SA e SSA 
7 PL PE بن‎ nd - بن‎ 7 7. A PON 2 = 
Z pd 2 02 pd Z Z 


22 
A 
AA a 4 


00 000 ago 2 aa Log و ورور‎ LK 26. 9 5 مي مو‎ 


€ ر ٥‏ اشم 4م ر ر كر ر ALA‏ 2 2 حا aA‏ ال رر 
رَس ول اله صل JARAN‏ سم وهو يورق و desa SAI ES padaang‏ 


Pa 
وو‎ AKA sb, MAN LL ر و‎ ANTA ا‎ GANG 
KISS كانه قطعَةقَمَرِ‎ an 


3292. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Ka'b, bahwasanya Abdullah bin 
Ka'b berkata, aku mendengar Ka'ab bin Malik bercerita ketika dia tidak turut serta dalam 
perang Tabuk, katanya: "Ketika aku memberi salam kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam wajah beliau bersinar karena sangat gembira. Dan memang Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam apabila bergembira tampak pada wajah beliau bagaikan diantara sinar 
rembulan dan kami mengenal ciri kegembiraan itu dari wajah beliau". 


وام وهم 


ور و ور ÊZ‏ م وم 2 ته وس Ka 0 Lu TZA‏ 
دشا KEB‏ سيد PEN AN‏ بب بن عب الو AL EA‏ و عَنْسَعِيٍ المقر يعن ا ي هر ير 
ES‏ ا TAWA‏ و سل A‏ 42 و 4 D Ai < A.‏ 
رضي الله عنه JG ka sa SISA‏ بعثت من خير قرو نِ ِي ادم قر AL‏ نْاحَتَى 
35 و رو 
i : An Pd 5 :‏ فيه 


3293. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Ya'gub bin 
"Abdur Rahman dari "Amru dari Sa'id Al Magbariy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus pada masa generasi terbaik 
anak keturunan Adam, dari generasi ke generasi hingga aku berada pada generasi yang 
dimasanya aku hidup". 


PAKE KS NAN Sena AN as 
A 2 a? ZA ساو رو ب ا ر‎ 

PSA PA ARA 4 AA AA eta‏ کون 

A A Z ? 2%, TPA Pn AP 

Ka SAS ANA PA Sa PAI يس ڍو‎ LN Ma Panai 


Ma 


AG Ak aé AA Peni AT 


3294. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
Yunus dari Ibnu Syihab berkata telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dahulunya 
menyisir rambut beliau ke arah depan hingga kening sedangkan orang-orang musyrik 
menyisir rambutnya ke bagian kiri-kanan kepala mereka, sementara itu Ahlul Kitab menyisir 
rambut mereka ke kening. Rupanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih suka bila 
bersesuaian dengan apa yang dilakukan oleh Ahlul Kitab dalam perkara yang tidak ada 
perintahnya. Namun kemudian hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyisiri 
rambutnya ke arah kanan-kiri kepala beliau". 


Tenan en sal si 5 Ai pebea 
2 812 #5383 كه س‎ f- قال کہ یک و‎ LEN 


4 A < 
| 


نمك كتلط ٠‏ 

3295. Telah bercerita kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Abu Wa'il 
dari Masruq dari 'Abdullah bin "Amru radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah sekalipun berbicara kotor (keji) dan juga tidak pernah berbuat keji 


dan beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kalian adalah orang 
yang paling baik akhlagnya'. 


ووو و ور 


e II. ا‎ aa 
Angka AE LAI ما خو رسو‎ EMAS 


الله 


A 2 Z 


Ai pa NEG لفو إلا‎ ALAN رسو لاله صل‎ Na yasa NANG NG 


ye ba 


3296. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia 
berkata; "Tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi pilihan dari dua perkara yang 
dihadapinya, melainkan beliau mengambil yang paling ringan selama bukan perkara dosa. 
Seandainya perkara dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya, dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah membenci (memusuhi) karena pertimbangan 
kepentingan pribadi semata, kecuali memang karena menodai kehormatan Allah, dan 
apabila kehormatan Allah dinodai, maka beliau adalah orang yang paling membenci 
(memusuhi) nya". 


20 2 - CAD LG 


AVAATA‏ .5 بَوُحَرَبٍ SANA Ms SAS‏ يراوا 


A 


4 
و 
ر W w‏ ب 2 


4 ا‎ Z ر‎ D 2. و رر‎ 1 - ANAA AP 
أطيّبَمِنَريحأ‎ kai یځاقط أو‎ ERA Sea saha Jaga NA Sea 
asa Ab NA 


3297. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad 
dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu berkata: "Belum pernah aku menyentuh sutera dan 
tidak juga dibaj (jenis sutera lain) yang lebih lembut dibanding telapak tangan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan belum pernah aku mencium suatu aroma sekalipun atau bau 
minyak wangi yang lebih wangi dibanding aroma atau wangi Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam". 


يس ور G‏ ر بوره من ورك d‏ 4 ورج < ?247 
saia sa‏ عن شنب ع عند ان أي ae Ka‏ سيد EA‏ 
P m, m, 4‏ = - 


LA 
9 


, x من اعد اء خد رها ددني محمد بن‎ :5 SIKA NP Au KAA Jo LAN NGE AL LAN 
دا كه يناعيو جُههِ‎ sanga داد‎ NG Gate 13, يفي حي‎ cara 


3298. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari 
Syu'bah dari Qatadah dari "Abdullah bin Abu 'Utbah dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 
'anhu berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam adalah orang yang lebih pemalu dari pada 
anak gadis perawan yang dipingit di kamarnya". Telah bercerita kepadaku Muhammad bin 
Basysyar telah bercerita kepada kami Yahya dan Ibnu Mahdiy keduanya berkata telah 
bercerita kepada kami Syu'bah seperti hadits ini: "Dan apabila beliau tidak menyukai sesuatu 
maka dapat dikenali dari wajah beliau". 


2 
و‎ 
و‎ A P 


Pa‏ 22 .2 212( و ور 4 LG‏ و ر 
LE EKA Aa pb SEN AE SIS‏ عَنا ي حازم PE‏ دَرَضِيَ KE‏ 


A 


AI PAI bsub ak ALAN ANE‏ که 


3299. Telah bercerita kepadaku 'Ali bin Al Ja'di telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari 
Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, "Tidaklah Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam membenci suatu makanan sekalipun dan seandainya beliau 
menyukainya maka beliau memakannya dan bila tidak menyukainya beliau meninggalkannya 
(tidak memakannya) ". 


Jbak; NG 3s SU ف‎ Sahla aa 2 AN کا‎ JEANS ابن خت‎ 
OPS T Pam O 
gl 5 ا‎ 55 5 5 KA AS 0 3 


3300. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Bakr bin 
Mudlar dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj dari "Abdullah bin Malik Ibnu Buhainah Al Asadiy 
berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apabila sujud, beliau merenggangkan kedua 
lengan beliau (dari badan) hingga kami lihat kedua ketiak beliau". Dia (@utaibah) berkata: 
"Dan berkata Ibnu Bukair telah bercerita kepada kami Bakr bin Mudlar -dengan redaksi-: 
"(hingga nampak) putih kedua ketiak beliau" (tidak ada bulu ketiaknya). 


4 
ara 


ABANG tp JAN gt‏ درن ALLAH TA ga MANA Aan Ei‏ ت حدهم 
FALT KAN IM AE NE aa ee PAN‏ 


LA 
1 a Pad 


CI 343 TAB 5 LE Jo ANE AA AJI sahan Jos Sar 


3301. Telah bercerita kepada kami 'Abdul A'laa bin Hammad telah bercerita kepada kami 
Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas radliallahu 'anhu 
bercerita kepada mereka bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah 
mengangkat kedua tangan ketika melakukan do'a yang beliau lakukan, kecuali dalam do'a 
istisga' (minta hujan), pada saat itu beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga tampak 
ketiak beliau yang putih (tanpa bulu ketiak) ". Dan Abu Musa berkata: "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berdo'a dengan mengangkat kedua tangan beliau sehingga aku melihat 
ketiak beliau yang putih". 


7 


ALAN ساب ي‎ AAS KANG SS 
sada BIN عَلَيْدوَسَلَم‎ AN AA Il Si eny SA 
لبي‎ aa sale Para árás ehg IA TA كال كنات‎ AA 
dl ai D Pal Ak (Aan ae Gate 
x 


AA KAIN الْعَصَرَرَكُعَتَيْنِ يمو‎ 3033 nieg SEA كر‎ hasaan 


3302. Telah bercerita kepada kami Al Hassanbin Shabbah telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Sabig telah bercerita kepada kami Malik bin Mighwal berkata, aku 
mendengar 'Aun bin Abu Juhaifah bercerita dari bapaknya berkata: "Aku pernah bertemu 
tanpa sengaja dengan Nabi shallallahu "alaihi wasallam di Bathha' di tenda saat siang hari 
ketika Bilal keluar untuk mengumandangkan panggilan shalat, lalu dia masuk kemudian 
keluar lagi sambil membawa sisa air wudlu' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Orang- 
orang pun berebut mengambil sisa wudlu' tersebut. Kemudian Bilal masuk lagi lalu keluar 
dengan membawa sebatang tongkat. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar 
dan saat itu seakan aku melihat cahaya pada kedua betis beliau, lalu beliau menancapkan 
tongkat tersebut kemudian shalat Zhuhur dua raka'at dan shalat 'Ashar dua raka'at 
sedangkan keledai dan wanita lewat di hadapan beliau". 


SEE ge ANE AE ge NGE Nk Ss ANG Ce ba 


A 


A 


EA SILANG AWAN AKUN Se fÉ SI hnya SAN 


NAH AG Ai D IAEN JEN 
0 و‎ 


ANGGANA 7 AER بي‎ a angka sak E Banu 
2 2 ANA 21 0 كر 2 21 الوا غير‎ ac aa aa 2 < 
EN Pi add sa AN ولال صل اله‎ a کته‎ 5 | Fa GAS 
A Z 

SS 


3303. Telah bercerita kepadaku Al Hasan bin Shabbah Al Bazzar telah bercerita kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menyampaikan suatu hadits yang seandainya diulang oleh seseorang pasti 
aku mengingatnya. Dan Al Laits berkata, telah bercerita kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab 
bahwa dia berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dari "Aisyah 
radliallahu 'anhu bahwa dia berkata, "Tidakkah kamu heran dengan Abu Fulan, yang dia 
datang lalu duduk di samping kamarku menyampaikan suatu hadits yang katanya dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia bermaksud memperdengarkannya kepadaku yang 
saat itu aku sedang bertasbih (berdzikir), lalu dia pergi sebelum aku menyelesaikan dzikirku. 
Seandainya aku sempat menemuinya tentu aku akan menolaknya (tidak membenarkannya) 
karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan hadits secara 
berturut-turut sebagaimana yang kalian sampaikan (maksudnya menyampaikan hadis sekian 
banyak dalam satu waktu)." 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kedua matanya tidur tetapi hatinya tidak 
BETA RE AL EN ane Me عد اله‎ S3 
A عله ر ا‎ ZA Pi 21 2223% 

PARA Aa AN Penuaan NGE)‏ فَرَمَضَانَقَالَتمَاكَا نیز ید 


A 26 .. ts 5 و دس سم‎ A 
FA r PE E E a رَمَضانَ‎ 


AL AN e 22% ەا‎ KAA ا‎ 4 KA PON | AS 1 22 2< 2 6 
PES توتِر قال‎ NIA ESL ل‎ nn Naah IE TUGU Ne 


P 
3304. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Sa'id Al Maqburiy 
dari Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa dia bertanya kepada 'Aisyah radliallahu 'anhu; 
"Bagaimana tata cara shalat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada bulan Ramadlan?".. 
'Aisyah radliallahu 'anhu menjawab; "Beliau shalat (sunnah qiyamul lail) pada bulan 
Ramadlan dan bulan-bulan lainnya tidak lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat 
raka'at, maka jangan kamu tanya tentang kualitas bagus dan panjangnya, kemudian beliau 
shalat lagi empat raka'at, maka jangan kamu tanya tentang kualitas bagus dan panjangnya 
kemudian beliau shalat tiga raka'at. Aku pernah bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah 
baginda tidur sebelum melaksakan shalat witir? '. Beliau menjawab: "Mataku memang tidur 
tapi hatiku tidaklah tidur". 


ر يم ور ANGGA‏ ر کا و ی وي د Se P Ya‏ 7 
o sS‏ 


هوم + 44 ر فلا 7 


naka gala PA AN ea ena ena MBA‏ وح ا الور يُوحَى 


A - 


DAA ESA AS AA 2 IÉ 5> TAR Fu AN don aa 
Aas صل‎ NG Le PA جاو‎ Pep abs 


4 


IE PENILAI AAN Kai 


Kan 


3305. Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata telah bercerita kepadaku saudaraku dari 
Sulaiman dari Syarik bin Abdullah bin Abu Namir, aku mendengar Anas bin Malik bercerita 
kepada kami tentang perjalanan malam isra' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari masjid 
Kabah (Al Haram). Ketika itu, beliau didatangi oleh tiga orang (malaikat) sebelum beliau 
diberi wahyu, saat sedang tertidur di Masjidil Haram. Malaikat pertama berkata; "Siapa 
orang ini diantara kaumnya? '.. Malaikat yang di tengah berkata; "Dia adalah orang yang 
terbaik di kalangan mereka'. Lalu malaikat yang ketiga berkata; "Ambillah yang terbaik dari 
mereka." Itulah di antara kisah Isra' dan beliau tidak pernah melihat mereka lagi hingga 
akhirnya mereka datang berdasarkan penglihatan hati beliau dan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam matanya tidur namun hatinya tidaklah tidur, dan demikian pula para Nabi, mata 
mereka tidur namun hati mereka tidaklah tidur. Kemudian Jibril menghampiri beliau lalu 
membawanya naik (mi'raj) ke atas langit". 


Bab: Tanda kenabian dalam Islam 


A و‎ 4 


A Rae oran PA EN Ag EN PATRA La Aa AN A) مو الو[‎ Ais 


AN ARE Pa AN AA‏ إا انو SANG‏ عر واف ف 


2 
ع 


TISU i Aa‏ اسقط SEN 3 laa? sa‏ سو لالصلا 


a 


Aan ANA ig bain NG Laa مِنّمَنَامِهِ حَتَّى د‎ Fatayat MATA ع‎ 


a a e az 


eson كاضر ر‎ jos Pasal ea ann مُحَتّى‎ Sa 
a MAA SAN PGA NISA EE ja 
Ka CA 38 aan كُو‎ sai 7 PAIP Ara 


NANANG NG AE AN aé لابين‎ PAM PA ت داصح‎ A BA EE 


P 


ei ues is‏ ية قفتا SAN SA KANE NG‏ کک 
GAGANG‏ لخت D‏ 3 سكف خی UA Ne AM laa‏ 


IM 


IM 
2 < Haa AN Tera 4 
DA A aas a 1 SAY Ss 
A T مه‎ LA 4 و و ر‎ Le ما كُلَّ ة م‎ LENG م‎ Da و‎ 
دتنِض مِنّ الملء م‎ AI لسو جيم‎ INSAN Ketan حَتَىرَ و ينَافمَلااثا‎ 


ر کر - و 


SANI ESA IAIN معا من اكب و‎ o SE 
بِتِلَكَ الْمَوَآََكََسَكَمَتَوَأَسَلَمُوا‎ AS PES Gb 


3306. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Salm bin Zarir 
aku mendengar Abu Raja' berkata, telah bercerita kepada kami 'Imran bin Hushain bahwa 
mereka pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan. Mereka 
terus berjalan sepanjang malam itu hingga ketika menjelang Shubuh, mereka beristirahat di 
suatu tempat lalu mereka mengantuk hingga tertidur sampai matahari meninggi. Orang yang 
pertama kali bangun adalah Abu Bakr, dia tidak membangunkan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sampai beliau terbangun sendiri. Kemudian 'Umar terbangun, Abu Bakr duduk 
dekat kepala beliau shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertakbir dengan mengeraskan suaranya 
hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terbangun. Kemudian beliau keluar (dari tenda) lalu 
menunaikan shalat Shubuh bersama kami. Sementara itu ada seorang laki-laki dari suatu 
kaum yang memisahkan diri (mengisolir diri) tidak ikut shalat bersama kami. Setelah selesai, 
beliau bertanya: "Wahai fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat bersama kami?. Orang 
itu menjawab, "Aku mengalami junub". Beliau memerintahkan orang itu untuk bertayamum 
dengan debu, orang itu pun melaksanakan shalat. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menyertakan aku dalam berkendaraan bersama beliau untuk meneruskan 
perjalanan hingga kami merasakan haus yang sangat. Ketika kami sedang berjalan itu, ada 
seorang wanita yang (menunggang untanya) dengan kedua kakinya yang terjuntai bebas 
diantara kantung besar berisi air yang sering diistilahkan mizadah. Kami bertanya kepadanya, 
"Dimana ada air?". Wanita itu menjawab, "Tidak ada air". Kami bertanya lagi: "Berapa jarak 
antara keluargamu (rumahmu) dan air". Wanita itu menjawab: "Sehari semalam". Maka 
kami berkata: "Ayo kita temui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Wanita itu bertanya: 
"Siapa itu Rasulullah?". (Kami berangkat bersama wanita itu, tapi) kami tidak menceritakan 
kepadanya perihal Rasulullah kepadanya hingga kami menghadap Nabi shallallahu "alaihi 


wasallam bersama wanita itu. Lalu wanita itu bercerita kepada beliau sebagaimana dia 
bercerita kepada kami hanya saja dia menambahkan bahwa dia adalah seorang ibu dengan 
anak-anaknya yang yatim. Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam meminta kantong air 
milik wanita itu, lalu beliau mengusap tali penutup kantong air tersebut. Akhirnya kami yang 
berjumlah empat puluh orang laki-laki dalam keadaan kehausan dapat minum air hingga 
puas, dan setiap orang dari kami memenuhi kantong air dan tempat minum lainnya milik 
masing-masing. Kecuali satu hal yaitu kami belum memberi minum seekor unta yang 
memang senantiasa masih ada air yang tersisa padanya. Kemudian beliau berkata: "Bawalah 
kemari apa yang ada pada kalian". Maka dikumpulkanlah untuk wanita itu daging dan 
kurma-kurma hingga dia menjumpai keluarganya lalu berkata: "Aku telah berjumpa dengan 
orang yang paling menakjubkan (sihirnya) atau dia seorang nabi sebagaimana mereka 
mengakuinya". Lalu Alah Ta'ala memberi hidayah kepada kaum tersebut melalui perantaraan 
wanita itu, wanita itu masuk Islam begitu juga kaumnya di kampung itu". 


7 7 7 و A ce‏ 
NANG‏ وام و = LA Law r ta > MEN‏ مأ و DA‏ اور A AA CA?‏ 
حَدَدْنِي محمد ب ڊشار Kadi AE TAN SAS‏ عن قتادة عاد رضي الله عه قال اني النبيٰ 


= 
EA P ana AA? ANN {223 INA لل كوه‎ 2 A و م‎ ALA و 21-44 و‎ 
ضا‎ sdana Song asas الْمَاءِ‎ Jawa دەق ا لتا‎ CP راء فو‎ ISL بإِنَاءِوَ هو‎ ala sanê a Jo 
NYA 5 red -A BA 4 resa و‎ Z < A TA, AK AN KA ai 
قتَادة قل تلا ذس كم كت قال ثلاث ماك أو زهاءثلاثِ ماك‎ AN 


3307. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Ibnu 
Abu 'Adiy dari Sa'id dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu berkata: "Kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam disodorkan sebuah bejana air saat itu beliau sedang berada di 
Zaura' (dekat pasar di Madinah) lalu beliau meletakkan tangan beliau di atas bejana tersebut 
maka memancarlah air dari sela-sela jari beliau lalu orang-orang berwudlu'". Qatadah 
berkata: "Aku bertanya kepada Anas: "Saat itu berapa orang jumlah kalian?". Anas 
menjawab; "Tiga ratus orang atau kurang lebih tiga ratus orang". 


9 ره و و‎ + 2 og وام و و‎ 2 RAN و‎ De cc 
ري ا‎ Nb HA ia aa م کمن مالو کن‎ ja Sis 
A 2 2 213A AA ر‎ N 2 ANANG ل‎ 274” Pan ea 21234 ۶و ر و ا ر‎ NGATAS 2 
فلم 2 يجحدوه‎ POTA) A فال”‎ adl LS Ija عه آنه قال يْتْرَسُول التو صل‎ 

4 


4 04 WA G 2 سس ر 7 وم‎ 4 PEA A ر‎ 2 KA 
EN SIS pak AN je ANI pa AA Asah 


r 
AA? WP $ 2 


KA الْمَاءِيَنَبْممِنَنَحْتِأصَابِعِهِ قَتَوَضَأ الئاس حى 5 صنو‎ an Su 
اخم‎ 

3308. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishaq bin Abdullah 
bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia berkata; "Aku pernah 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat waktu shalat 'Ashar hampir masuk. 
Orang-orang mencari air wudlu' namun mereka tidak mendapatkannya. Langsung saja 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diberi bejana air untuk wudlu', lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan tangan beliau di atas bejana tersebut, kemudian 
beliau perintahkan orang-orang agar berwudlu' dari air tersebut. Maka kulihat air mengalir 


dari balik sela-sela jari beliau, dan orang-orang pun berwudlu' hingga orang yang paling akhir 
dari mereka". 


KER a بن‎ IN TE LN LAS EA PISA من بن مما ر‎ ARA 


لک عارع PALA ao iya AAA ba maan‏ اسي رون 


2525 pabean MASA aa 5 SG PLAN Yng ; PAN Sa 


CA 


PA AP SANG Na AA ت کم‎ sah IA 
بَلَعُوافِيمَا يُرِيدُونَمِنَالْوَصُوءِوَكَاُواسَبْعِينَأوَْحْوَهُ‎ Sah gi 


3309. Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mubarak telah bercerita kepada kami 
Hazm berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, telah bercerita kepada kami Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam bepergian diantara kepergiannya 
beliau, saat itu turut bersama beliau beberapa orang sahabat. Mereka berangkat dan 
melakukan perjalanan, waktu shalat pun tiba namun mereka tidak mendapatkan air untuk 
berwudlu'. Lalu ada seorang laki-laki dari suatu kaum datang dengan membawa segelas air. 
Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambil gelas air tersebut dan beliau pergunakan 
untuk wudlu', lalu beliau buka keempat jari beliau dan beliau (letakkan) di atas gelas 
tersebut dan beliau sabdakan: "Bangunlah kalian untuk berwudlu'". Maka rombongan itu 
berwudlu' hingga memenuhi keinginan semua orang yang hendak berwudlu'. Saat itu jumlah 
mereka tujuh puluh orang atau sekitar itu." 


Z2 NGA? LI P ار ار و‎ UU sana an 


LA 


Ka 


A 


a NAHEN sisa کارت ارون‎ 
U abad AS Eyo AATA A KE ag 


3310. Telah bercerita kepada kami Abdullah binMunir dia mendengar Yazid telah 
mengabarkan kepada kami Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata, "Waktu shalat tiba 
lalu orang yang rumahnya dekat dengan masjid pergi untuk berwudlu' dan tinggal beberapa 
orang (yang belum berwudlu') lalu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disodorkan 
bejana (yang biasa digunakan untuk mencuci) yang berisi air lalu beliau letakkan telapak 
tangan beliau pada bejana tersebut, namun bejana itu terlalu kecil sehingga beliau tidak 
dapat memasukkan tangan beliau ke dalamnya, namun akhirnya beliau rapatkan jari beliau 
dan beliau masukkan ke dalam bejana tersebut. Orang-orang pun dapat berwudlu 
semuanya". Aku (Humaid) bertanya: "Berapa jumlah mereka saat itu? '. Dia (Anas) 
menjawab: "Delapan puluh orang". 


44) î 2 2 f? 9 و و‎ A 2 AA í 2 2 a 
SEMEN حصن عَنسَالم ِي‎ S A يز‎ ANES Jne ga ya SAS 
, í 1 NG 1 0 St 1 03 و‎ A 4 2 2 
mela AE صلى‎ GA Sa EN عط‎ AA an جَايرِ‎ 


r r 


0 25 Ag 276 < Z 27 126 لسر‎ 2 - 
UI EN LS SAS PNA] NGGE JG تخو‎ : SE SLS 33 G3 يدير‎ 


SIB S9 jêg sd JÊNG Man PLAT fahi E NA 3 BALAS 
0 


42 < : Z 222 4 2١ > ح‎ 1 na sz NU و‎ se 
Bs RB KUNG NGE گم‎ 


3311. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz 
bin Muslim telah bercerita kepada kami Hushain dari Salim bin Abu Al Ja'di dari Jabir bin 
Abdullah radliallahu "anhu berkata: "Pada saat peristiwa Hudaibiyah, orang-orang merasa 
kehausan sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di hadapan beliau ada sebuah bejana 
air terbuat dari kulit lalu beliau wudlu'. Maka orang-orang datang mengerumuni beliau 
untuk mengambil air. Beliau bertanya: "Ada apa dengan kalian?". Mereka menjawab, "Kami 
tidak memiliki air untuk berwudlu' dan minum kecuali air yang ada pada baginda". Maka 
beliau letakkan tangan beliau di atas bejana kulit tersebut, air pun memancar dari sela-sela 
jari beliau bagaikan mata air. Maka kami dapat minum dan berwudlu'. Aku (Salim) bertanya: 
"Berapa orang jumlah kalian saat itu?". Dia (Jabir) menjawab: "Seandainya jumlah kami saat 
itu seratus ribu pasti air itu mencukupi kami. Saat itu jumlah kami seribu lima ratus orang". 


a ÉS NGGEN ge SN ANGE سحا‎ WAN Anal 
رع‎ an 21863 Gi aa kran: ANA KI 


LA 


AANG -‏ چ کو ار بر 5 بح )ا وم 
رَوِيتَاوَرَوَتأَوَْصَدَرَتَرَ CS‏ 


3312. Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada kami Isra'il dari 
Abu Ishaq dari Al Bara' radliallahu 'anhu berkata, "Pada peristiwa Hudaibiyah jumlah kami 
seribu empat ratus orang sedangkan di Hudaibiah ada sebuah sumur, kami pun mengambil 
airnya hingga tak bersisa setetespun". Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam duduk di 
tepi sumur dan berdo'a meminta air. Beliau berkumur-kumur lalu memuntahkannya ke 
dalam sumur. Setelah kami terdiam sejenak, akhirnya kami dapat minum hingga puas dan 
begitu juga hewan-hewan tunggangan kami minum sepuasnya". 


BL ab شف أَخْبَرَنَامَالِكُعَنَإِسَحَاََ عبد اننأ ي‎ PE Si 


MEN jay nba KAKA Ehi Ag YG 0 Pa‏ وَسَلَم صَعِيفًَا َعَرِفُفيه 
KENA et NK NG ka‏ 


IARE Mar ولا‎ 54) Pe 7 TA Laio ASN en REA ENA 
JOS ee ققدم‎ Mala الْمَسَجِدِوَمَعَهُ‎ Gel yA LA ISI رسو‎ DAS Pn RN 


KA NEN SL ekas NG as irib AGA A 


INGGA Ah 3 BI جت‎ Fa nii ALA SLS A sa ْمَلِمَنَمَعَهُ‎ 7 3 9 AWAN 


0 


NENG RA LKS jadi الاس وآ‎ ala pala PAUS AAA sasak ANG 
BIA IS وسم‎ AE ANAK PI LG اعم‎ A 


PA A 
o سوم‎ 00 


SIN GAN dada MEA SA طَلْحَدَمَعَهُقَكَاَرَ‎ Kea aké 

Ja SMA PENS PA sêdhah o به رسو‎ AG JAN, 
cel 2 E A NAN GA KAA NG Ê Û AK NG lh 

Ipa يقو لقال‎ Vashe li PAM Ba 

AG GA as ska b sagang pk jas رج يكال قوير وك‎ 

Ss a agah ih Ah INN NP LISA جو‎ AAS Ha 


3313. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik 
dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu 
Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim: "Aku mendengar suara Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sangat lemah yang aku mengerti bahwa itu tanda bahwa beliau sedang lapar. 
Apakah kamu memiliki sesuatu?". Ummu Sulaim berkata: "Ya, ada". Maka Ummu Sulaim 
keluarkan beberapa potong roti dari gandum, dan ia keluarkan selembar kerudungnya yang 
sebagian sisinya digunakannya untuk membungkus roti, kemudian dia letakkan di bawah 
tanganku dan dilingkarkannya bagian tepi yang lain dari kerudungnya kepadaku, lalu dia 
mengutusku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". (Anas bin Malik) berkata: 
"Maka kuawa pergi roti tersebut dan kudapati Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang 
berada di masjid bersama beberapa orang. Aku berdiri di hadapan mereka, dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadaku: "Apakah kamu diutus oleh Abu Thalhah?". 
Aku jawab: "Ya". Beliau bertanya lagi: "Maksudnya membawa makanan?". Aku jawab lagi: 
"Ya". Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mau bersamanya, 
berdirilah". Beliau berangkat dan aku juga berangkat bersama mereka hingga kami 
mendatangi Abu Thalhah lalu aku mengabari Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata: "Wahai 
Ummu Sulaim, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah datang dengan rombongan 
sedangkan kita tidak memiliki apa-apa untuk dapat memberi makan mereka". Ummu Sulaim 
berkata: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu". Maka Abu Thalhah beranjak menemui 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menyambutnya, lalu Abu Thalhah masuk bersama beliau, maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Bawalah kemari apa yang ada padamu, wahai Ummu Sulaim". Maka 
Ummu Sulaim membawa roti lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan 
agar menghancurkan roti tersebut. Ummu Sulaim pun meremas-remas roti tesebut sehingga 
menjadi potongan-potongan kecil dan membuatnya menjadi lauk makanan. Kemudian 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam mengucapkan kalimat sebagaimana Allah 
menghendakinya untuk diucapkan lalu bersabda: "Berilah ijin masuk untuk sepuluh orang". 
Maka mereka diijinkan masuk lalu makan hingga kenyang lalu keluar. Kemudian beliau 
bersabda lagi: "Berilah izin masuk untuk sepuluh orang". Maka mereka diijinkan masuk lalu 
mereka santap hingga kenyang dan keluar. Kemudian beliau bersabda lagi: "Berilah ijin 
masuk untuk sepuluh orang". Maka rombongan itu makan semuanya hingga kenyang. Saat 
itu jumlah rombongan sebanyak tujuh puluh atau delapan puluh orang". 


2 LA 
A25 AL 


7 No 2 Aa ia 5 و عر نه عر‎ a 5 EA 
GEN E عَنْمَنْصُورِ‎ Jan ah SAS IKA PAS SEN, AANE NENG 


AN AP يذاكتام د‎ PAS GAN Aa AAA ANA 


A 


JPN SI Jasa PANA DA PJT ANIS kaneka 


A PA 24 


- 
- 2 an 


ANT AA ALAN GAS Nggak AN SAI, الهو‎ GE 
يو كل‎ el تسبي‎ KS IE anaké عل‎ £ 


3314. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada kami 
Abu Ahmad Az Zubairiy telah bercerita kepada kami Isra'il dari Manshur dari Ibrahim dari 
'Alqamah dari Abdullah berkata; "Kami dahulu menganggap tanda-tanda luar biasa (seperti 
Mu'jizat) sebagai barakah sedangkan kalian menganggapnya sebagai sesuatu yang 
menakutkan. Kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam suatu 
perjalanan kemudian persediaan air menipis, maka beliau bersabda: "Carilah sedikit air". 
Maka mereka datang dengan membawa sebuah bejana berisi air yang sedikit lalu beliau 
memasukkan tangan beliau ke dalam bejana itu kemudian bersabda: "Kemarilah bersuci 
dengan penuh keberkahan dan keberkahan itu datang hanya dari Allah". Sungguh aku 
melihat air memancar dari sela-sela jari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan sungguh 
kami pun pernah mendengar makanan bertasbih ketika sedang dimakan". 


PAINT Me ag el ane ل ا‎ pa Ain 
Z Ar 2 0 2 2 رر م 5 رو‎ IS pa A 
TAS sa ang f éga ا‎ dagan ; 


14 


A A 3 P ص ے‎ 56 

e aa 
3315. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Zakariya' 
berkata, telah bercerita kepadaku 'Amir berkata, telah bercerita kepadaku Jabir radliallahu 
'anhu bahwa bapaknya meninggal dunia dengan meninggalkan hutang. (Katanya); "Maka 
kutemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu kukatakan; "Bapakku meninggalkan hutang 
sedangkan aku tidak memiliki sesuatu kecuali apa yang dihasilkan dari kebun kurma, namun 
hasil panennya satu musim tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya". Beliau pun 
berangkat bersamaku untuk menghindari umpatan para piutang kepadaku. Kemudian beliau 
berjalan mengelilingi tumpukan dari tumpukan buah kurma dan berdo'a, kemudian beliau 
kelilingi tumpukan yang lain, dan beliau duduk di dekat tumpukan kurma tersebut seraya 
bersabda: "Bagikanlah". Maka Jabir membagikan kurma-kurma tersebut dan berhasil beliau 
lunasi kesemuanya dan masih tersisa kurma sebanyak yang sudah dibagikan". 


ose 3 A ANGGA AMA JENE AA ANA A سَى‎ 2 Sega 


Pa Ar GEN صل‎ GENG اء و‎ BN PERAN TIA 23X 


2 


PALA‏ ا a) MI Aa‏ ةيدهب بام أو سَادس 


BEN S Pak Alas NAE E E 
ر ت‎ TPA KOP L 0 u 3 T, 9 < A 
SE ja a SES ي و امي وَلَا هَل قال امراق و حَادمِي‎ 3 
35 Ten - 02 KING ەو‎ Pe NS 
الله‎ Lena Be Maa صل‎ FE Ia الله‎ dea 


da Pa SEM AN E NG عَلَيَهِوَسَلَّم قَجَاءَبَعَدَمَامَضَى من اللَّيَلمَاشَاءَادَ‎ 
SEE zÁ TEA Aa AA ae e ARRAT ANK 


MAHA HAK Pin SG ANA سكو كال‎ sé فَجَدَّ‎ 


عرو 4 2 9 


SANA KEANGGE Na عَنّى شَبِعُواوَصَارَتٌ أَكُثَرَ‎ sea 
NKRI Ika Sa SG SA BI فيي‎ 2 3 REM Pa 


IM 


TEA ASAP AN DEA IAI ميته ا‎ ai ANU) 


Cd 


e 4 A » Lg Pd < 
ج اش‎ kass PANEN, AYI قوم‎ RS a 


BABA AS AE BUS o KAN AN PENJARA اهبعت‎ KE JA IS GS AI 
BA 

3316. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Mu'tamir 
dari bapaknya telah bercerita kepada kami Abu 'Utsman bahwa Abdurrahman bin Abu Bakr 
radliallahu 'anhu bercerita kepadanya bahwa Ashhabus Suffah adalah orang-orang fagir dan 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu kali pernah bersabda: "Siapa yang memiliki makanan 
untuk dua orang hendaklah dia mengajak orang yang ketiga, dan siapa yang memiliki 
makanan untuk empat orang hendaklah dia mengajak orang yang kelima, atau keenam", 
atau sebagaimana beliau sabdakan. Abu Bakr pun datang dengan mengajak orang ketiga. 
Sementara itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengajak sepuluh orang dan Abu Bakr hanya 
dengan orang yang ketiga. Dia ('Abdur Rahman) berkata: "Ketiga orang itu adalah aku, 
bapakku dan ibuku". --Perawi (Abu 'Utsman) berkata: "Aku tidak tahu apakah dia (Abdur 
Rahman) menyebutkan, "Istriku, dan pembantuku yang bekerja di rumahku dan rumah Abu 
Bakr."-- Lalu Abu Bakr menikmati makan malamnya di rumah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan tinggal disana beberapa saat hingga mendirikan shalat 'Isya'. Lantas ia kembali 
sampai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menuntaskan makan malamnya. Kemudian 
Abu Bakr pulang ke rumah setelah agak larut malam sebagaimana yang Allah kehendaki. 
Istrinya berkata: "Apa yang menghalangimu dari tamu-tamumu? atau tamumu? (dengan 
lafadz tunggal) " (perawi ragu). Abu Bakr menjawab: "Apakah kamu telah menjamu mereka 
untuk makan malam?" Istrinya menjawab: "Mereka menolaknya sampai kamu datang". 
Keluarga Abu Bakr sudah berusaha menjamu mereka namun mereka tetap menolak, hingga 
mereka sendiri kewalahan untuk mempersilahkan. Lalu aku pergi dan bersembunyi. Maka 
Abu Bakr berkata: "Wahai Ghuntsar!". Abu Bakr mencaci dan mencelanya ('Abdur Rahman) 


lalu berkata: "Makanlah". Lalu Abu Bakar berkata lagi: "Aku tidak akan memberinya 
(Abdurrahman) makan selamanya". Dia berkata, "Demi Allah, tidaklah kami mengambil satu 
suap makanan kecuali makanan itu bertambah dari bawah dengan yang lebih banyak dari 
suapan tersebut hingga mereka kenyang dan makanan itu menjadi lebih banyak dari 
sebelumnya. Abu Bakr memperhatikannya dan ternyata makanan itu memang bertambah 
banyak, lalu dia berkata kepada isrinya; "Wahai sadara Bani Firas (ada apa gerangan)?". 
Istrinya menjawab, "Tidak tahu. Sungguh kesejukan hatiku sekarang adalah bahwa makanan 
itu bertambah banyak tiga kali lipat dari sebelumnya. Maka Abu Bakr memakannya lalu 
berkata: "Sesungguhnya dari setan", (maksudnya sumpahnya untuk tidak memberi makan 
kepada Abdurrahman). Lalu dia kembali memakannya satu suap kemudian membawa 
mangkuk besar berisi makanan itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sehingga 
makanan itu ada di hadapan beliau. Diantara kami dan kaum itu (ashhabus suffah) ketika itu 
ada perjanjian (masalah kepulangannya) sehingga ketika waktu perjanjian telah berakhir, 
kami berprncar dengan diketuai dua belas orang laki-laki (kelompok), setiap satu orang dari 
mereka (membawa) sekian banyak anggota yang hanya Allah saja yang tahu jumlah orang 
yang menyertai pada setiap satu orangnya, selain sang ketua diutus bersama mereka. Dia 
berkata: "Mereka makan dari makanan (mangkuk yang dibawa Abu Bakr) itu semuanya" 
atau sebagaimana dia katakan. Dan orang lain berkata, "Lalu kami mengetahui bahwab Abu 
Bakar adalah orang yang bijak." 


IBL 575 -Â 


A Pr 5 7 8‏ رر 
ےو( A Azza 7Z.‏ 5ك AE < 115 a‏ 
SA‏ مس SAS‏ ماد عن ANE‏ یز عن اذ و عن یوس عَنّ ذابتٍ عَنّ أذ رضي الله 


A 4 A و‎ PR: PA 
| ر و رو رو‎ Lok رام أل‎ raba )" ب 2 1 ده 2 ب ر3 2 ل‎ PK 5م ا‎ 
AMI رہ ع‎ ANG ب‎ CA اء‎ | 2 Z 17A A 5 وا و ماس سم صَ جح‎ 
Jus jana الشاءفادٌ‎ Alang IS Alm ya CJ 
AN اا کےا تالک‎ LAS 2 اله حا حدق‎ KE الگا‎ A 
WA GA ANG gga NA Kai yA AS JELANG 301 
و‎ NANA Ka Ng له كوه رم اد مر رو د کو كو و ووه سو و‎ MET عور وا‎ 
3 الجَمَعَةَ الأخَرَى فقامإِلِيّهِ ذلِكَ الرّجل‎ a PER ASI الْمَاءَ حَتَى‎ nba aa 


5 
SEN رسو ل ال دمت اليو ت قاد ع اله یخس تج م قال حو ايتا‎ NGGAE 
Â ےرپ ره‎ 7 - 
كليل‎ YSS TAI KAS AAN 
3317. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Hammad dari 
'Abdul "Aziz dari Anas dan Yunus dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu berkata: "Penduduk 
Madinah ditimpa kekeringan pada jaman Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Ketika 
beliau sedang menyampaikan khuthbah pada hari (shalat) Jum'at tiba-tiba ada seorang laki- 
laki yang berdiri lalu berkata: "Wahai Rasulullah, binatang ternak semua binasa dan 
kehidupan telah menjadi sulit, maka berdo'alah kepada Allah agar menurunkan air untuk 
kita!". Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam menengadahkan kedua telapak tangan beliau 
dan berdo'a. Anas berkata, "Saat itu langit bagaikan kaca yang bening lalu datang angin yang 
menggiring awan, awan itu berkumpul maka langit pun mengirimkan mulut-mulut geribanya 
(maksudnya hujan deras). Kami kontan keluar (dari masjid) dan tercebur ke dalam air yang 
banjir sampai kami tiba di rumah-rumah kami dan hujan masih saja terus mengguyur sampai 
jumat berikutnya. Lalu laki-laki tersebut atau orang lain berdiri seraya berkata: "Wahai 
Rasulullah, rumah-rumah telah menjadi rusak (karena banjir), maka berdo'alah kepada Allah 


agar menghentikan hujan". Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum kemudian 
bersabda: "HAWAALAINAA WALAA 'ALAINAA "Ya Allah, pindahkanlah hujan di sekitar kami 
dan jangan Engkau jadikan hujan yang membinasakan kami.". Kemudian aku melihat awan 
berpencar-pencar di sekitar Madinah bagaikan mahkota di kepala (maksudnya awan 
berpencar mengelilingi kota Madinah):. 


4 


NE E, io NE كا كه يَحْيَى بنُكَثير ابو‎ N محمد‎ GA 


و 


AAN GELANG UE رضي‎ AE ALA TEA 3 و‎ Pena 


A 6 Ar A 


saene INN I GS KN, جد‎ Jana b 
TY MAGELANG اليو‎ 
adas و و‎ NA Eee 


3318. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami Yahya bin Katsir Abu Ghassan telah bercerita kepada kami Abu Hafsh, nama aslinya 
adalah 'Umar bin Al 'Alaa', saudara dari Abu 'Umar bin Al 'Alaa' berkata, aku mendengar Nafi' 
dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam selalu berkhuthbah di 
atas sebuah batang pohon. Ketika telah dibuatkan mimbar, beliau berpindah ke mimbar 
tersebut lalu batang pohon tersebut merintih. Beliau pun mendatanginya lalu mengusapkan 
tangan beliau kepadanya". Dan berkata 'Abdul Hamid telah mengabarkan kepada kami 
'Utsman bin 'Umar telah mengabarkan kepada kami Mu'adz bin Al 'Alaa' dari Nafi' seperti 
matan hadits ini. Dan telah diriwayatkan oleh Abu 'Ashim dari Ibnu Abu Rawwad dari Nafi' 
dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


A 
SWA 


3 A 


AE َد الله رضي‎ PEAN SANA PA aga PA دا‎ 


1 
pa ص‎ 


ن 
هيهو سكم گان يفو ميو م SESI MEN ai ANE NGGE Ha ANA‏ 


he 272 


KN Kana ASN 3406 UNS AKA KA Ana JG PONENTE 
MAS Sadana 


AG >> AT و‎ 


Maa AES DIAN AGAN NE 
iis FU apa SEN ما‎ SEA KA 


3319. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahid bin 
Ayman berkata, aku mendengar bapakku dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhu bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah di suatu hari Jum'at berdiri di atas sebatang pohon 
atau pohon kurma lalu ada seorang wanita atau seorang laki-laki Anshar berkata: Wahai 
Rasulullah, "Bagaimana kalau kami buatkan mimbar untuk baginda? '. Beliau menjawab: 
"Silakan, bila kalian kehendaki." Maka mereka membuatkan untuk beliau sebuah mimbar. 
Ketika hari Jum'at beliau naik ke atas mimbar lalu batang pohon kurma tadi berteriak 
bagaikan teriakan bayi. Maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam turun menghampiri 
batang pohon tersebut lalu memeluknya sehingga teriakannya melemah hingga bagaikan 


rintihan bayi yang akhirnya diam dengan sendirinya. Beliau bersabda: "Batang kayu itu 
menangis karena mendengar dzikir di sekelilingnya". 


hÍ SAN Jaa NGE‏ سْلَيْمَاَبْنِ YAN Vina bt SEE‏ حفط نن 
bi NE MAAN sita PU AL‏ مَسَقوفَاعَلَ 


KAA Cap So dl E LN IE جُدُو من لکا اَی صل‎ 


Tara nata GN PELAN FS موت السار‎ É pog و مَسَمِعَمَالِدَلِكَ الْجِذَ‎ 
ES Ag 


3320. Telah bercerita kepada kami Isma'il berkata, telah bercerita kepadaku saudaraku dari 
Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepadaku Hafsh bin 
'Ubaidullah bin Anas bin Malik bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhu 
berkata, Dahulu masjid (Nabawi) tiang-tiangnya dibuat dari batang-batang pohon kurma dan 
apabila berkhuthbah beliau berdiri pada salah satu batang-batang pohon kurma tersebut. 
Ketika beliau telah dibuatkan mimbar dan beliau berkhuthbah dengan berdiri di atasnya, 
kami mendengar suara dari batang kayu tersebut bagaikan suara unta yang hampir beranak 
lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menghampirinya kemudian meletakkan tangan 
beliau pada batang kayu tersebut hingga akhirnya batang kayu itu terdiam". 


Ga 


2 Ag GG 2 3 ن 2 و ور“ ا‎ r 0 2 255, 00 
ا‎ Nasa NGA شر‎ AE Mane ي عي‎ Kabag, PE محمد‎ NA 


NS ا - ضي‎ PEN II E Volt 
LA ÉK AL SA NGA EH 4 را ار 0 اور‎ 
BI AJE LN 3 ua a ga AA sa ang 


5 


TA ھک‎ siad a sak aja e 


yT Ata, ia NE AI‏ ر 


APA ESA IA KETMAK Dee 
GUS SUS en 


LA 


KESIAN ANGING قال لا بل کسر‎ 
PE ELIA AE امَو‎ ASASI Sea 


Ws 112a 


3321. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ibnu Abu 'Adiy dari Syu'bah. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Bisyir bin 
Khalid telah bercerita kepada kami Muhammad dari Syu'bah dari Sulaiman, aku mendengar 
Abu Wa'il bercerita dari Hudzaifah bahwa 'Umar bin Al Khaththab radliallahu "anhu berkata: 
"Siapa diantara kalian yang masih ingat sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang 
masalah fitnah? Maka Hudzaifah berkata; "Aku, masih ingat seperti yang beliau sabdakan" 
'Umar berkata; "Sampaikanlah, karena kamu memang yang patut menyampaikannya. ", 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Fitnah seseorang dalam keluarganya, 


harta, anak dan tetangganya, fitnah itu akan terhapus oleh amalan shalat, shaum. shadagah 
dan amar ma 'ruf dan nahi munkar." Berkata 'Umar; "Bukan itu yang aku mau. Tapi fitnah 
yang meluas seperti melubernya air lautan. Hudzaifah berkata: "Wahai Amirul Mu'minin, 
baiklah, tidak apa aku sampaikan pada anda. Sesungguhnya antara anda dan zamanmu 
(fitnah itu) ada satu pintu yang tertutup". 'Umar bertanya: "Pintu yang terbuka atau rusak?. 
Hudzaifah berkata, "Bahkan pintu yang rusak". 'Umar berkata, "Kalau begitu tidak akan bisa 
ditutup selamanya" Kami (Syagig) bertanya: "Apakah 'Umar mengerti pintu yang dimaksud?. 
Hudzaifah berkata: "Ya, dia mengerti. Sebagaimana mengertinya dia bahwa setelah pagi 
adalah malam hari". (Syagig) berkata: "Aku sudah menceritakan kepadanya suatu hadits 
yang tidak ada kerancuannya. Tapi marilah kita bertanya kepada Hudzaifah". Maka kami 
menyuruh Masrug lalu dia bertanya kepada Hudzaifah."Siapakah yang dimaksud dengan 
pintu?" Jawabnya: "Umar". 


2 2 


A NG‏ .8577 ےو 05« 2 z Ks‏ م 2 ور ZA2 LG‏ م 
لمانا b Aa‏ شعَيّبٌ حَدنْمًا أبو SEKEN P3 PE PEN‏ 


W 


\ p5 


As Z و‎ -i ی‎ ih BL wry IKANG F هورم‎ Í A 
IM JUS, SN Ii Su قا للا كفو‎ KA صل‎ AI 


9 A BA ر ر‎ AA LES . 7ع‎ -Z 5 a ل‎ ah در‎ 
PÉN دَوْجُوهَمَالْمَجَانَ المطرّقة و دورمن حير‎ SEN AN RN صعَارَ‎ 


LA 
GG 


AK A A ang es AN 2 Pan LL fyz, azh fz 5 Ka 02 ZA : 
Sedan مَعَادِنِيَارهْفي الجَاهِلِي‎ ai آش ذه كر هيه ها الا مر‎ 
ser 7 2 56 a PA an 2 Pap 

JAGA AANG SEN AN EN 566 IE 


3322. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari giyamat hingga 
kalian memerangi suatu kaum yang sandal mereka terbuat dari rambut dan hingga kalian 
memerangi bangsa Turki yang bermata kecil (sipit), berwajah merah dan berhidung pesek, 
wajah-wajah mereka bagaikan perisai yang ditambal. Dan kalian dapatkan manusia paling 
baik adalah yang paling tidak selera terhadap urusan ini (kekuasaan) hingga dia terlibat 
(demi menegakkan keadilan) dalam urusan kepemerintahan ini, dan manusia mempunyai 
potensi bagaikan barang tambang, orang yang terbaik pada masa jahiliyah akan menjadi 
yang terbaik pula di masa Islam jika mereka memahami Islam, dan sungguh pasti akan 
datang kepada salah seorang dari kalian suatu jaman yang ketika itu ia berkeyakinan aku 
lebih dicintainya daripada dia memiliki seperti keluarga dan hartanya". 


ر Pe e‏ ر ار مم ر از م ورو 3G na Gas saa PAGI (ap Beo S‏ 
SAS‏ يَحَيَى eye‏ عن همام BEE‏ 3 ةر ضی الله عه انالبي صل الله 
م كم A Al grb, 7 2z re ES‏ ا ام 20 J‏ أو A‏ ا 

eh 5 PAR‏ * وير وور ر MA Tana‏ 7 لوي ار و ?238 وده ےت 

GINAKE MERE RAN ea الأعين و جو هه‎ Jane PI 

3323. Telah bercerita kepadaku Yahya telah bercerita kepada kami 'Abdur Razzag dari 
Ma"mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari giyamat hingga kalian memerangi bangsa 
Khuzan dan Karman dari bangsa non 'Arab, yang berwajah merah, berhidung pesek dan yang 
bermata kecil (sipit), wajah-wajah mereka bagaikan perisai yang ditempa dan sandal mereka 


terbuat dari rambut ". Hadits ini dikuatkan jalur periwayatannya oleh yang lain dari 'Abdur 
Razzag. 


22 KE ge Sin PMN قال‎ SSH Ine el NIH, ASA AP UH 224 SHALA E 
ع‎ 


قال GA A nan Ea pat LA Jo NG Asem‏ الْحَدِيتٌ 
مني (Ty OE 4 KAA‏ يول و SIG‏ بيده GANG‏ السَاعَدَتقَاتلُونَة MAA ja aa 5 WIL‏ 5 
ENE ARAT‏ 


3324. telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan 
berkata, Isma'il berkata, telah mengabarkan kepadaku Qais berkata; "Kami menemui Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu lalu dia berkata; "Aku hidup mendampingi Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selama tiga tahun dan diantara tahun-tahun kehidupanku mendampingi 
beliau itu tidak ada tahun yang paling aku antusias melainkan bila aku dapat memahami 
hadits yang aku dengar beliau bersabda. Dia (Abu Hurairah) memberi isyarat dengan 
tangannya begini; "Diantara dekatnya kedatangan hari qiyamat, kalian akan memerangi 
suatu kaum yang sandal mereka terbuat dari rambut. Dan itu adalah bangsa Persi ". Dan 
Sufyan berkata suatu kali; "Mereka adalah penduduk Bariz (Persia) ". 


Ichi KA AJ NANA Tn ري بر بن كا حازم سی‎ PA NGANG p 
5 ANG AANG ALS ىقو‎ ABUNG 5 Sea Da 
Salah las واکان‎ 


3325. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Jarir bin 
Hazim aku mendengar Al Hasan berkata, telah bercerita kepada kami 'Amru bin Taghlab 
berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara 
dekatnya kedatangan hari giyamat, kalian akan memerangi suatu kaum yang mengenakan 
sandal terbuat dari rambut dan akan kalian perangi kaum yang wajah mereka bagaikan 
perisai yang ditempa". 


BUKET AE يقال أ خي سال‎ HE SKA كافج‎ A PAN 


4 


7 aa AN. KAT, 22 م وور و )و‎ AA 
Se AN 5 ول5‎ PAM صل اله‎ ANG RASA رط‎ aa 
TANG ng A ارم‎ DANA Pap A ے‎ 
E AKN MMA 
3326. Telah bercerita kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa 
Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Kalian akan memerangi Yahudi lalu kalian dapat menaklukan mereka 


kemudian batu bebatuan akan berkata: "Wahai Muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku, 
bunuhlah dia". 


IM 


SE ES LAN عن جابر عَنْأَنِسَعِيدِرَضِيَ‎ kene A AA KANAN ana A ور‎ AL 3 


A 


sea صل‎ ge Tanah, Kel PIA ne لات ما‎ gedek 
jeda bae nata NI AA ik و نتن‎ HR 
AAK D MAS 3: 


3327. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Sufyan 
dari 'Amru dari Jabir dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Akan datang kepada manusia suatu jaman yang ketika itu mereka akan 
berperang lalu ditanyakan kepada mereka; "Apakah diantara kalian ada orang yang 
bershahabat (mendampingi) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Mereka menjawab; 
"Ya ada". Maka mereka diberi kemenangan. Kemudian ada lagi manusia yang berperang lalu 
ditanyakan kepada mereka, "Apakah diantara kalian ada orang yang bersahabat dengan 
shahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Mereka menjawab: "Ya ada". Maka 
mereka diberi kemenangan". 


GEN AWAN AAS AE Jl سر‎ GAN LNG AE SIN حَدَكْنِي محمد‎ 
e De AN Te SIA TAN Na 
A PA 


SETEL SLS S3 AA 3 aa ajah jan ai Pa [AAN 
sisi, r As fs أجيرة‎ So Saka) as 


Ba SA Pangan P AN a 


PA 
EAT KELI 


كَقْدِمِنَ دَهَ ب أَوْ Kanya dag kah‏ جد حَدَا KANAN‏ يناه حذ كم يَوَمَيَلْقَاهُ 


PA 
ر‎ - 6 


NI sê SEA FAAARA ۴ e سول‎ SEMEN rA تر ماي , جھ‎ Ata TOR MANA 
E 45 ag 5; عن‎ ENARE SALE Jas YG Ak 


34 
Pa sa IN AA kada صل لكيهو‎ GN Ga AAN 
A | van 2 2 j 4 1 an | 4 لمأ‎ r r 0 í 5 Ka E 
y بذلا د ف‎ - Ló 5 ad 6 ad at | 2 Hata 5 Aa) 335 5 
مه وعو‎ Bag “4G ib Lam 22 a AE رر‎ 
ACNE DAH 335 Pane A قيمن‎ AS : GA 


nge Ska atas BAE SA ء‎ shat AH 2 yak Dana 


A 


2 


2 ار 


MEN دان صل‎ Eat JA ا‎ NOE PUS 3 sn AS 
وَسَلمَ‎ 
3328. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al Hakam telah mengabarkan kepada kami 
an-Nadlar telah mengabarkan kepada kami Isra'il telah mengabarkan kepada kami Sa'ad ath- 
Tha'iy telah mengabarkan kepada kami Muhillu bin Khalifah dari 'Adiy bin Hatim berkata: 
"Ketika aku sedang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba ada seorang laki-laki 
mendatangi beliau mengeluhkan kefakirannya, kemudian ada lagi seorang laki-laki yang 
mendatangi beliau mengeluhkan para perampok jalanan". Maka beliau berkata: "Wahai 
"Adiy, apakah kamu pernah melihat negeri Al Hirah?". Aku jawab: "Aku belum pernah 
melihatnya namun aku pernah mendengar beritanya". Beliau berkata: "Seandainya kamu 
diberi umur panjang, kamu pasti akan melihat seorang wanita yang mengendarai kendaraan 
berjalan dari Al Hirah hingga melakukan thawaf di Ka'bah tanpa takut kepada siapapun 
kecuali kepada Allah". Aku berkata dalam hati: "Dimana para parampok suku Tha'iy yang 
telah mengobarkan api fitnah di seluruh pelosok negeri?" (Beliau melanjutkan): "Seandainya 
kamu diberi umur panjang, kamu pasti akan menaklukan perbendaharaan Kisra" (Raja 
Persia). Aku bertanya: "Kisra bin Hurmuz?". Beliau menjawab: "Ya, Kisra bin Hurmuz. Dan 
seandainya kamu berumur panjang, kamu pasti akan melihat seseorang keluar dengan 
membawa emas atau perak sepenuh telapak tangannya mencari orang yang mau menerima 
(shadagah) nya namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang mau menerimanya. Dan 
pasti setiap orang dari kalian akan berjumpa dengan Allah pada hari perjumpaan dengan- 
Nya (giyamat) yang ketika itu antara dirinya dan Allah tidak ada penerjemah yang akan 
menjadi juru bicara baginya. Lalu Allah pasti akan bertanya kepadanya: "Bukakankah aku 
sudah memberimu harta dan memberimu karunia?". Orang itu menjawab: "Benar". Lalu 
orang itu melihat ke kanannya namun dia tidak melihat apa-apa melainkan neraka 
Jahannam, lalu dia melihat ke sebelah kirinya namun dia tidak melihat apa-apa melainkan 
neraka Jahannam". 'Adiy berkata: "aku juga mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jagalah diri kalian dari neraka sekalipun dengan (bershadagah) setengah biji 
kurma. Jika tidak memilikinya maka dengan berkata yang baik". Adiy berkata: "Lalu di 
kemudian hari aku melihat seorang wanita mengendarai kendaraan berjalan dari Al Hirah 
hingga melakukan thawaf di Ka'bah tanpa takut kecuali kepada Allah dan aku termasuk 
orang yang menaklukan perbendaharaan Kisra bin Hurmuz. Dan seandainya kalian diberi 
umur panjang, kalian pasti melihat apa yang disabdakan Abu Al Qasim, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yaitu seseorang keluar dengan membawa harta sepenuh telapak 
tangannya". Telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Abu 'Ashim telah mengabarkan kepada kami Sa'd bin Bisyir telah bercerita kepada kami Abu 
Mujahid telah bercerita kepada kami Muhillu bin Khalifah aku mendengar 'Adiy: "Aku 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". 


ara + PAN na تست‎ AL 
“ie A eja الْكَيرْ عَنْ‎ EN 3 Tn en Uu 


A DA E 7 
IG KN sa NGA PARAH é pea Ga 


Hata SELAMA 1533 ضِي‎ KA AP SE AAS Su 
Gèl 23633 AI SEE ANU PN 


3329. Telah bercerita kepadaku Sa'id bin Syurahbil telah bercerita kepada kami Laits dari 
Yazid dari Abu Al Khair dari 'Ugbah bin 'Amir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada 
suatu hari keluar lalu mendirikan shalat bagi para syuhada perang Uhud, yaitu shalat 
jenazah, kemudian beliau menuju mimbar lalu bersabda: "Aku akan mendahului kalian dan 
aku bersaksi atas kalian bahwa aku, demi Allah, sekarang sedang melihat telagaku (di surga) 
dan sungguh aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan (kekayaan) bumi, dan aku 
demi Allah, sepeninggalku aku tidak takut kalian berbuat syirik, tapi yang aku takutkan 
adalah kalian memperebutkan (harta dunia) ". 


ee RN KE HNS ga PA دكا‎ 


ل زو سك لل ين طقال هكد anisa‏ 
Nas‏ 


3330. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Ibnu 'Uyainah 
dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari Usamah radliallahu 'anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam naik ke atas salah satu dari benteng-benteng (Madinah) lalu bersabda: "Apakah 
kalian melihat sebagaimana aku melihat?. Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya 
fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat jatuhnya tetesan (air hujan) ". 


ر 


Ka A Ia الان‎ SSS 


A 
اسل كل‎ AWAN ZA SA 7 KN AAS NGA يتان‎ NAGA YAN 


Pa 4 4 r 


£ Als Ans ركذ قب شيع‎ Pa Adaa إلا الهو‎ NI saé Sue 


PA 010 


éS ACÉL ÁN yE ليا قات ر‎ eh aapi AA Ja 


3331. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa Zainab binti 
Usamah bercerita keadanya bahwa Ummu Habibah binti Abu Sufyan bercerita kepadanya 
dari Zainab binti Jahsy bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuinya dengan 
gemetar lalu bersabda: "Laa ilaaha illallah, celakalah bangsa Arab karena keburukan yang 
semakin dekat, hari ini telah dibuka benteng Ya'juj dan ma'juj". Beliau memberi isyarat 
dengan mendekatkan telunjuknya dengan jari sebelahnya. Zainab binti Jahsy berkata, Aku 
bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita 
banyak orang-orang yang shalih?". Beliau menjawab: "Benar, jika keburukan telah 
mewabah". 


رم 2 


ege , 23 و‎ A3 
PU DAK anggi HAA CERTEN 


A 


2 4 ER Pd 4 3. وس اس‎ 
ANG pa) PI ا این وَّمَاذا‎ e 


3332. Dan dari Az Zuhriy telah bercerita kepadaku Hind binti Al harits bahwa Ummu Salamah 
berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam terbangun lalu bersabda: "Subhaanallah (Maha 
suci Allah), apa yang telah terjadi dengan perbendaharaan kekayaan (harta dunia) dan apa 
yang terjadi dengan fitnah-fitnah"."Subhaanallah (Maha suci Allah), perbendaharaan atau 
kekayaan (Romawi dan Parsi) mana lagi yang akan diturunkan? dan fitnah manalagi yang 
akan diturunkan?". 


Z G Pd 
0 w “ IM w A ار يي‎ A 
Na; 510 ANA ال‎ 24 SI سَلَْمَدَقَالتٌ‎ - 
سَلمَ‎ 2 Al لنب صلی‎ A 
A P7 


— F 


دنایو ن اعدا و ا ig a 4 Pe‏ و aa‏ 


2 00 


يعن ag‏ ب ا ا قت 
Ea BAE‏ ب 2 2 KASN SS SIN Kab SS la gal ZA NGABA KAT‏ 4 خَيرَمَالٍ 
انثا gêga nana Gas AN ya AIA A13 Sah SJ PENA‏ 


3333. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami 'Abdul "Aziz bin 
Abu Salamah bin Al Majisyun dari Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu 
Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu. (Abdullah bin 'Abdur Rahman) berkata: Dia (Abu Sa'id) 
berkata kepadaku: "Sungguh aku melihat kamu orang yang menyukai kambing dan 
memeliharanya, maka berbuatlah baik untuk kambingmu dan berbuatlah baik dalam 
pengembalaannya karena aku pernah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Akan datang kepada manusia suatu zaman yang saat itu kambing akan menjadi harta 
seorang Muslim yang paling baik, dia menggembalakannya di gunung-gunung atau di puncak 
gunung dan lembah-lembah tempat turunnya air hujan, karena dia lari menyelamatkan 
agamanya untuk menghindari fitnah (krisis agama) ". 


, 9 WA 5 A و‎ 2 
LA NE a NEE ial بر‎ SSS N تَمَاعَبَدَالْعَزِيزِ‎ 
aja 217A aaa SISI A LG ee A A E an 


شک Ia‏ ل ا 
A 32) d jian D.‏ مَنَوَجَدَمَلْجَاَوْمََادَاكليَُذبِوَعَنَابْنِشِهَابٍ SEA SI‏ بْنْ 


KOTAN IPA JATAH naa a E 


٦ a A‏ ا٤ر‏ رص - sat 26 A -i TAAT ZA NI A‏ داكو 
SSKY a‏ بز aia a a‏ نماو تر al gak!‏ 


3334. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz Al Uwaisiy telah bercerita kepada kami 
Ibrahim dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah bin 
'Abdur Rahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Akan terjadi fitnah yang ketika itu orang yang duduk lebih baik dari 


pada orang yang berdiri, dan orang yang berdiri lebih baik dari pada orang yang berjalan, 
dan orang yang berjalan lebih baik dari pada orang yang berlari, dan siapa yang ingin melihat 
fitnah itu, maka fitnah itu akan mengintainya, siapa yang menemukan tempat pertahanan 
atau tempat perlindungan, hendaklah dia berlindung kepadanya". Dan dari Ibnu Syihab, 
telah bercerita kepadaku Abu Bakr bin "Abdur Rahman binAl Harits dari Abdurrahman bin 
Muthi' bin Al Aswad dari Naufal bin Mu'awiyah seperti matan hadits Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu ini hanya saja disana Abu Bakr menambahkan: "Dan diantara shalat ada 
satu shalat yang apabila seseorang meninggalkannya seakan-akan dia kehilangan keluarga 
dan hartanya". (Yang dimaksud shalat disini adalah shalat 'Ashar sebagaimana yang 
diriwayatkan dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu). 


داد TAS‏ نا NA Da‏ الى 
ta‏ 
AA‏ 


<. Sena le 


SAS BIS GALANG gi pA ML ge 


Bells‏ كام 
Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami‏ .3335 
Sufyan dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb dari Ibnu Mas'ud dari Nabi shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam bersabda: "Sungguh akan terjadi sifat-sifat egoisme yang kalian ingkari”. Mereka‏ 
bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang baginda perintahkan untuk kami (bila zaman itu kami‏ 
alami)? '. Beliau menjawab: "Kalian tunaikan hak-hak (orang lain) yang menjadi kewajiban‏ 
kalian dan kalian minta kepada Allah apa yang menjadi hak kalian".‏ 


A 


AAN CAN أُسَامَةَ‎ AA Singa: PIA مَعْمَرِ‎ PA SAS جم‎ NE محمد‎ An 


“ 


Pa D ae saban Au 
A 2 z 2 PAR ا‎ 


MSI gara Nin YAA SEN KISAS II 


Ali - 


ak مدع نأ لياح ميث‎ an 


3336. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin 'Abdur Rahim telah bercerita kepada kami 
Abu Ma'mar Isma'il bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Abu Usamah telah bercerita 
kepada kami Syu'bah dari Abu at-Tayyah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan ada sekelompok orang 
quraisy yang membinasakan umat ini". Mereka bertanya; "Apa yang baginda perintahkan 
kepada kami?". Beliau menjawab: "Sebaiknya orang-orang meninggalkan mereka 
(mengisolirnya) ". Mahmud berkata, telah bercerita kepada kami Abu Daud telah 
mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu at-Tayyah, aku mendengar Abu Zur'ah. 


AN Pe Winda ne PAN و وي‎ PASI SN yA هد اح‎ ara 


PN ا‎ aa AA -A ALA A ai 4 7 وو‎ rA و ر‎ 2 WA A و‎ 06 
daki S SE وَأَبيهِرَيّرَةَفْسَمِعْ تأبَاهِرَيرَةَيَقَول سيعت الصَادقَ المَصَدوق قول هلاك أمَّتَى‎ 
A A peN A 0 EWA z zan 


3337. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad Al Makkiy telah bercerita kepada 
kami 'Amru bin Yahya bin Sa'id Al Umawiy dari kakeknya berkata: "Aku pernah bersama 
Marwan dan Abu Hurairah radliallahu 'anhu lalu aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata: "Aku mendengar ash-Shadigul Mashdug (Orang yang jujur menyampaikan 
dan berita yang dibawanya adalah benar), Nabi shallallahu "alaihi wasallam) bersabda: 
"Ummatku (yang hidup pada zamanku ini) akan binasa di bawah (kekuasaan) anak kecil 
bangsa Quraisy". Maka Marwan bertanya: "Anak kecil (yang mana)?". Abu Hurairah 
radliallahu "anhu menjawab: "Jika kamu mau, aku akan sebutkan nama mereka, dari Bani 
anu dan Bani anu". 


ا 


Ta BAN Aa gb قال‎ PA 


42 


TEA NAS بمو س‎ LS SAS 
dam و‎ NE ANGE الاو يفول‎ HAN Pa R 
GANG گني قَقلَتُ يَارَسُو‎ Na EN NUN و‎ KAN عَلَيَهوَسَلَم‎ 
bya NAGA هَل‎ 3 SE Pa HAMA a Ka جَاهِلِيَدَوَشَرَ‎ 
KIS هدي ي عرف ممم و‎ MA ڪه قال قۇ‎ BLS Wanna Nas 
ai AI CE PUN AN pak اب‎ SISA NG gêga KU 


Imel sahan NGANG كني‎ Fil ASK PAI saka من‎ JUS 
an MPN TA ر ص اہ‎ PAT و کو‎ KG “3 2 
AA PIA GIS ANAA NG AA PRE KAL BE aa: 


CNG EA NOS حى مُث‎ 


3338. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Musa telah bercerita kepada kami Al Walid 
berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Jabir berkata, telah bercerita kepadaku Busr bin 
'Ubaidullah Al Hadlramiy berkata, telah bercerita kepadaku Abu Idris Al Khawlaniy bahwa dia 
mendengar Hudaifah bin Al Yaman berkata: "Orang-orang bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tentang perkara-perkara kebaikan sedangkan aku bertanya 
kepada beliau tentang keburukan karena aku takut akan menimpaku. Aku bertanya: "Wahai 
Rasulullah, dahulu kami berada pada masa jahiliyyah dan keburukan lalu Allah 
mendatangkan kebaikan ini kepada kami, apakah setelah kebaikan ini akan datang 
keburukan?". Beliau menjawab: "Ya". Aku bertanya lagi: "Apakah setelah keburukan itu akan 
datang lagi kebaikan?". Beliau menjawab: "Ya, akan tetapi di dalamnya ada "dukhn" 
(kotorannya) ". Aku bertanya lagi: "Apa kotorannya itu?". Beliau menjawab: "Yaitu suatu 
kaum yang memimpin tanpa mengikuti petunjukku, kamu mengenalnya tapi sekaligus kamu 
ingkari”. Aku kembali bertanya: "Apakah setelah kebaikan (yang ada kotorannya itu) akan 
timbul lagi keburukan?". Beliau menjawab: "Ya, yaitu para penyeru yang mengajak ke pintu 
jahannam. Siapa yang memenuhi seruan mereka maka akan dilemparkan kedalamnya". Aku 
kembali bertanya: "Wahai Rasulullah, berikan sifat-sifat (ciri-ciri) mereka kepada kami?". 
Beliau menjelaskan: "Mereka itu berasal dari kulit-kulit kalian dan berbicara dengan bahasa 
kalian". Aku katakan: "Apa yang baginda perintahkan kepadaku bila aku menemui (zaman) 
keburukan itu?". Beliau menjawab: "Kamu tetap berpegang (bergabung) kepada jama'atul 


miuslimin dan pemimpin mereka". Aku kembali berkata: "Jika saat itu tidak ada jama'atul 
muslimin dan juga tidak ada pemimpin (Islam)?". Beliau menjawab: "Kamu tinggalkan 
seluruh firgah (kelompok/golongan) sekalipun kamu harus memakan akar pohon hingga 
maut menjemputmu dan kamu tetap berada di dalam keadaan itu (berpegang kepada 
kebenaran) ". 


9 وم 


حَدَدْنِي محمد LES SAS SEN,‏ بَنُسَعِيدِعَنإتمَاعِيلٌ SA‏ دْنِي قَبْعَنْ حُذَيَقَهَرَضِيٌ 
Da hana, A SNG NGE BALA‏ 


3339. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al Mutsannaa berkata, telah bercerita 
kepadaku Yahya bin Sa'id dari Isma'il telah bercerita kepadaku Oais dari Hudzaifah 
radliallahu 'anhu berkata: "Para shahabat-shahabatku belajar dari perkara-perkara kebaikan 
sedangkan aku belajar dari perkara yang buruk". 


LA 
LAA ع و دم‎ 


DARA ARI PNG EA Sis في‎ sA o 
E SM Peran EEN ES AA i عَنَدُقَالَقَالَ‎ 


اور وير 


EN ea PRE AE MANA! BAE SAS 
رر و ق ار ا رة‎ Pa An K2 GA 7 dt TANG Sg a A - ع اماس‎ 2 
desa Ws 0653 Jasa GS كَالَلَاتَقُومٌالسَاعَهُ‎ ja AIA 

KAE AG TAN AN BA يُبَعَتَدَجَالُونَ‎ BEKAL PEN PA JL 325 


3340. Telah bercerita kepada kami Al Hakam bin Nafi' telah bercerita kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bahwa Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan 
terjadi hari giyamat hingga ada dua kelompok (kelompok 'Ali dan Mu'awiyah) yang saling 
berperang, yang keduanya mengaku satu agama (Islam) ". Telah bercerita kepadaku 
Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 'Abdur Razzag telah mengabarkan 
kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari giyamat hingga ada dua kelompok yang 
saling berperang, ketika itu para korban yang terbunuh sangat banyak padahal keduanya 
mengaku satu agama (Islam) dan tidak akan terjadi hari giyamat hingga timbul para dajjal 
pendusta yang jumlahnya hampir mendekati tiga puluh orang semuanya mengaku dirinya 
Rasul Allah". 


AA HANG A PANA ga Is A a Da Para 
A Az . ر ص‎ AA تحن‎ “1911 TAN PA 221 


GA 


الحو بصن ووه Da‏ ل BISA‏ 


- PA 
1 A, دعو‎ < A, A 


Abas un 3 bad BAN Aa Pel (SN حِبتَوَحَسِرَتَإِنَلَمْ‎ 
< Z OLEA 2? PDPA PN LAN ba n2 NANI م‎ 

SSI‏ أحد a a‏ صَلاتِبِمَوَصِيَامَهُ ANo Ala‏ آلا جاو ز تر اقم 
ba Naa RENG GAGÉ pa Hah ah‏ دصقلا بُو Sad Aa Hasan‏ 


Da 9 6 3‏ 3 56 و 04 A‏ >{ 
ISA A‏ ضيه و هو قڏ حلا يو akt BASA‏ 


A 2722 8 


AA at‏ خلا A asti: PNS Jina GN 5 A‏ تدرك 


KA 16 Ns Ka AD, 2...‏ ل وچس ل وو 7 g p‏ رت 
Waa Aa SERA‏ ل 4 Ne man Jamban‏ 
Ža 20 MAS LA ALAZ 4 x WE -2% AR AES‏ ر 
الله abai AN GAES AAA sg‏ بِذَلِكَالَجُل PG‏ 


r 3G 


yer ANA APN ara Par KANAAN 


3341. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman 
bahwa Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata; "Ketika kami sedang bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang membagi-bagikan pembagian(harta), 
datang Dzul Khuwaishirah, seorang laki-laki dari Bani Tamim, lalu berkata: "Wahai 
Rasulullah, tolong engkau berlaku adil". Maka beliau berkata: "Celaka kamu!. Siapa yang bisa 
berbuat adil kalau aku saja tidak bisa berbuat adil. Sungguh kamu telah mengalami 
keburukan dan kerugian jika aku tidak berbuat adil". Kemudian 'Umar berkata: "Wahai 
Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal batang lehernya!. Beliau berkata: "Biarkanlah dia. 
Karena dia nanti akan memiliki teman-teman yang salah seorang dari kalian memandang 
remeh shalatnya dibanding shalat mereka, puasanya dibanding puasa mereka. Mereka 
membaca Al Our'an namun tidak sampai ke tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama 
seperti melesatnya anak panah dari target (hewan buruan). (Karena sangat cepatnya anak 
panah yang dilesakkan), maka ketika ditelitilah ujung panahnya maka tidak ditemukan suatu 
bekas apapun, lalu ditelitilah batang panahnya namun tidak ditemukan suatu apapun lalu, 
ditelitilah bulu anak panahnya namun tidak ditemukan suatu apapun, rupanya anak panah 
itu sedemikian dini menembus kotoran dan darah. Ciri-ciri mereka adalah laki-laki berkulit 
hitam yang salah satu dari dua lengan atasnya bagaikan payudara wanita atau bagaikan 
potongan daging yang bergerak-gerak. Mereka akan muncul pada zaman timbulnya 
firgah/golongan". Abu Sa'id berkata, Aku bersaksi bahwa aku mendengar hadits ini dari 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan aku bersaksi bahwa 'Ali bin Abu Thalib telah 
memerangi mereka dan aku bersamanya saat itu lalu dia memerintahkan untuk mencari 
seseorang yang bersembunyi lalu orang itu didapatkan dan dihadirkan hingga aku dapat 
melihatnya persis seperti yang dijelaskan ciri-cirinya oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". 


4 A 


CENA‏ م بن AL AA sena SAWAH RAP JAS‏ جي 
AE a CACEN yuk A‏ فرصل MEN‏ 9 و ARE NGANG NAN A‏ 


2 


AIA دست رشو‎ AA AN A فيمَا ب بيني و‎ A sale SN 


2 2 2 2 


JÉ AA AN EA ANE ELI KAU يَقُولَ يق ف آخر‎ BAR Kata - 
Kata a an AS EN AS BIL AN 


2 و د کو 
لفت Wae AS a) ER Ba Esta‏ / 
Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami‏ .3342 
Sufyan dari Al A'masy dari Khaitsamah dari Suwaid bin Ghafalah berkata, 'Ali radliallahu‏ 
'anhu berkata; "Sungguh, aku terjatuh dari langit lebih aku sukai dari pada berbohong atas‏ 
nama beliau shallallahu 'alaihi wasallam dan jika aku sampaikan kepada kalian tentang‏ 
urusan antara aku dan kalian, (ketahuilah) bahwa perang itu tipu daya. Aku mendengar‏ 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang bersabda: "Akan datang di akhir zaman suatu‏ 
kaum yang masih muda beliau namun lemah pemahaman (kurang kekayaan intelektual).‏ 
Mereka berbicara dengan ucapan manusia terbaik (mengambilnya dari Al Qur'an) namun‏ 
mereka keluar dari agama bagaikan anak panah melesat keluar dari target buruan yang‏ 
sudah dikenainya. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. Maka dimana saja‏ 
kalian menjumpai mereka, bunuhllah mereka karena pembunuhan atas mereka adalah‏ 
pahala di hari giyamat bagi siapa yang membunuhnya".‏ 


6 So Mer AN حَدَكْتَايَحْيَى عَنْ‎ ANG NENG 
کي‎ 


E 0‏ َيه وسم وهو Sa‏ ةلفطل NAN‏ منص ر تا آذ 


Ab MEA as AAS KA Pa Aina MS TEKAN تدعو‎ 
وَيْمْسَطبِأَمَمَاطالْحَدِيدِمَافونَكَحْمِهِمِنَعَظَأَوَ‎ kn EU ga sen Se 


EE en HE AA AS pak‏ وا اکم D.‏ نا A‏ حص موت 


Z 
AE BAN KANAN 
4 : قم‎ -g * Pai 5 


3343. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada kami 
Yahya dari Isma'il telah bercerita kepada kami Qais dari Khabbab bin Al Arat berkata; "Kami 
mengadu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau sedang berbantalkan 
kain selimut beliau di bawah naungan Ka'bah; "Tidakkah baginda memohon pertolongan 
buat kami?. Tidakkah baginda berdo'a memohon kepada Allah untuk kami?". Beliau 
bersabda: "Ada seorang laki-laki dari ummat sebelum kalian, lantas digalikan lubang 
untuknya dan ia diletakkan di dalamnya, lalu diambil gergaji, kemudian diletakkan gergaji itu 
di kepalanya lalu dia dibelah menjadi dua bagian namun hal itu tidak menghalanginya dari 
agamanya. Tulang dan urat di bawah dagingnya disisir dengan sisir besi namun hal itu tidak 
menghalanginya dari agamanya. Demi Allah, sungguh urusan (Islam) ini akan sempurna 
hingga ada seorang yang mengendarai kuda berjalan dari Shana'a menuju Hadlramaut tidak 
ada yang ditakutinya melainkan Allah atau (tidak ada) kekhawatiran kepada serigala atas 
kambingnya. Akan tetapi kalian sangat tergesa-gesa". 


Ar Ar LA [4 A LA A IM 
2 fs Yia A A PAK 22A ANK PLN كوه‎ BANGKA ردس اي‎ PAK 
و‎ Z 9 7 
AAR رار و‎ AA AK .ا رمه‎ ¢ Kas اور و رر‎ Ti. $ و ب‎ Lag ا‎ 
2 LA کر دی ج ر‎ 


RA NES N AA AA A TENE Î 26 
Serena au a مار‎ da AA Ae BIAN 


Ta 
D gr 


7 5 4 ل ار و زر a A e {7 26 AEN gk LAA‏ دس وعم وي د 
ka GILA A 5‏ ققد بط JAE‏ هو ماهلالا 5 JET AE Ja SE‏ 
A <c. Kils NA DA 4 2 1 ANG (site‏ ص م Z 414$ Tia EA ss Name ef‏ 
کذاو کذافقا ل JUS AAS 3 io PI SN Bad ga sa‏ اذهب SEA) Jidan)‏ 


z 


2 Pa 


KAN Ja JUN Ja ya 


3344. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah telah bercerita kepada kami Azhar bin 
Sa'ad telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun berkata Musa bin Anas telah memberitakan 
kepadaku dari Anas bin Malik radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
kehilangan Tsabit bin Qais lalu seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, akan 
kuberitahukan keberadaannya kepada baginda". Maka laki-laki ini menemui Tsabit yang 
sedang duduk di rumahnya sambil menundukkan kepalanya. Laki-laki itu bertanya: "Ada apa 
denganmu?". Tsabit menjawab: "Buruk". Sebelumnya Tsabit pernah bersuara keras melebihi 
suara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (Tsabit merasa) telah terhapus seluruh amalnya dan 
termasuk dari penghuni bumi (neraka). Laki-laki itu pun menemui beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu mengabarkan bahwa Tsabit berkata begini begini. Musa bin Anas berkata: 
"Kemudian laki-laki itu kembali (menemui beliau shallallahu 'alaihi wasallam) untuk kali 
terakhir dengan membawa kabar gembira yang agung. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Temuilah Tsabit dan katakan kepadanya bahwa dia bukan termasuk penghuni 
neraka namun menjadi penghuni surga". 


Rea 


g ZIA = A A 76 A 76 a. jz < 
Belah عَنَ أي‎ KA USA EES محمد بن ڊشار‎ S 
` í 4 .. 


ZA 


- و 
Ae, Pa pr A2‏ ا 4 NG,‏ 2 و LA TANI‏ 
ea ES E amba esa‏ 
AA ju PADE A 2 04‏ 27 | م aR Para‏ > عم ج14 و na‏ 
see Je AI‏ سَلَم فال اقرا TAN a SENG YG‏ آنا تتڙلٽللقر ol‏ 
P‏ 


3345. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq aku mendengar Al Bara bin 
'Azib radliallahu 'anhuma; "Ada seorang yang membaca surah Al Kahfi di dekat kandang 
hewan ternak lalu hewan itu kabur". Lalu dia menyelesaikan bacaannya dan menoleh, 
ternyata dia melihat awan menutupinya. Kemudian dia menceritakan hal itu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau berkata; "Bacalah terus wahai fulan, karena yang 
tadi itu adalah sakinah (angin yang berhenbus mengenai wajah) yang turun untuk Al Qur'an 
atau turun bersama". (Al Sakinah artinya sangat banyak. Menurut 'Ali bin Abu Thalib 
radliallahu 'anhu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Thabariy adalah angin yang 
berkilauan dan membentuk wajah seperti wajah manusia). 


AA 2 


BAR AN, AN بو‎ Apa A EA SAS سف‎ PENA SAS 
AAS ESA رضي‎ SN AA siso NGANG ai PSA ماويه‎ 
Na PE ag AY يَحَمِلْهُمَعِيقَالَ فَحَمَلهُ‎ NG saye PENES ANA G6 
Wal NG A A JA a PRA SAS er 
559 BAS SAE as PE, وَحَلَا الطّر‎ 38 aa SA a 
: Me BANA Par AN alan اعدو فف‎ AA ce 

4 a a, واه‎ or 7 


A حَرَجَتُ أَنْفْضِمَا‎ MEN PL RL ar sál ES athas 


2 


JIE ie E Asi ah, PPA asih tap Nai 
EA TAERE NGA 4 Njai E EEANN 


LA 
- 


bina PN GEN KADA AN ABS AANS AIN ak SAN 
DAN FA ala MAA SAH كتمهم ن َو موي ٳکا‎ SA 


Z 


4 


ya ES BEAN حن‎ ái Bia Nb Giaa اللا‎ NENG 33 


2 Z ZA A LLA 


اما ءالبن خی بر ACA‏ يَارَسُو KÉJ‏ ب حَتَّىرَضِيتٌ 
ca Pa NINGEN Ja a‏ بعد مامات الم SA PANEN PT NG NG‏ 


2 


Uas Jan as aki Nha GA Jo LAN ad ANG) 55 SN NG 


A 


ra 


Nisa‏ كرحم NGE 61333 SEA SMA IIS‏ اک 


A 


Be KÝ ANE a a aaa 
BRI ák 


3346. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Yusuf telah bercerita kepada kami 
Ahmad bin Yazid bin Ibrahim abi Al Hasan Al Harraniy telah bercerita kepada kami Zuhair bin 
Muhammad'awiyah telah bercerita kepada kami Abu Ishaq, aku mendengar Al Bara' bin 'Azib 
berkata: " Abu Bakr datang menemui bapakku ('Azib) di rumahnya untuk membeli darinya 
seperangkat pelana unta lalu berkata kapadanya: "Kirimlah anakmu untuk membawanya 
bersamaku". Dia Al Bara' berkata, "Maka aku membawa pelana itu bersamanya lalu bapakku 
keluar dengan mengambil uang pembeliannya dan dia berkata kepada Abu Bakr; "Wahai Abu 
Bakr, ceritakanlah kepadaku apa yang kalian lakukan berdua ketika kamu berjalan di malam 
hari (ketika hendak hijrah ke Yatsrib) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Abu 
Bakr berkata: "Baiklah. Kami pernah berjalan semalaman dan keesokan paginya hingga siang 


hari. Jalan begitu lapang dan tidak pernah dilewati seorangpun hingga nampak oleh kami 
sebuah batu yang tinggi dan memiliki naungan tempat berteduh yang tidak terkena sinar 
matahari. Maka kami singgah di batu tersebut lalu aku meratakan tempat dengan tanganku 
sendiri untuk Nabi shallallahu "alaihi wasallam agar beliau dapat tidur padanya. Kemudian 
aku gelar tikar lalu aku katakan: "Silakan tidur wahai Rasulullah, aku akan menjagamu di 
sekitarmu". Maka beliau tidur lalu aku beranjak sejenak untuk mengamati keadaan sekeliling 
tempat itu yang ternyata aku bertemu dengan seorang anak kecil pengembala yang sedang 
menggiring kambingnya menuju batu tersebut untuk bernaung sebagaimana yang kami 
lakukan. Aku bertanya kepadanya: "Milik siapakah kamu ini wahai ghulam (anak kecil)?". 
Anak kecil pengembala itu menjawab, "Aku ini milik seseorang dari penduduk kota atau 
Makkah". -Perawi, Ahmad bin Yazid, ragu antara kepastian kota atau Makkah--. Saat itu 
Madinah belum dikenal. Aku bertanya lagi: "Apakah kambingmu ini menghasilkan air susu?". 
Anak gembala itu menjawab, "Ya". Aku tanya lagi: "Apakah kamu bersedia memeras 
susunya?". Anak gembala itu kembali menjawab: "Ya". Maka dia mengambil seekor 
kambingnya lalu aku katakan: "Bersihkanlah puting susunya dari debu, bulu dan kotoran'. 
Perawi (Abu Ishag) berkata: "Aku melihat Al Bara' memukulkan salah satu telapak tangannya 
kepada yang lainnya untuk memberi contoh membersihkan puting. (Abu Bakr) melanjutkan: 
"Kemudian anak gembala itu memeras sedikit susu dan memasukkannya ke dalam sebuah 
gelas sedangkan aku membawa wadah kecil yang aku siapkan untuk Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam yang biasanya beliau gunakan untuk melepaskan dahaga, minum dan berwudlu'. 
Maka aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam namun aku enggan untuk 
membangunkan beliau. Dan ketika beliau sudah terbangun aku menuangkan air ke dalam 
Susu itu agar dingin pada bagian bawahnya lalu aku katakan: "Minumlah, wahai Rasulullah". 
Abu Bakr berkata: "Maka beliau meminumnya hingga aku puas". Kemudian beliau bertanya: 
"Apakah sudah waktunya kita melanjutkan perjalanan". Aku jawab: "Ya". Maka kami 
berangkat meneruskan perjalanan setelah matahari condong (ke barat). (Sementara itu) 
Suragah bin Malik mengikuti kami (dengan melihat bekas telapak kami). Aku katakan, "Kita 
akan terkejar, wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Jangan kamu bersedih, karena 
sesungguhnya Allah bersama kita". Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan 
kecelakaan bagi Suragah bin Malik, maka kuda tunggangan Suragah terjerembab ke dalam 
tanah setinggi perutnya". Atau dengan redaksi -"Aku kira terjerembab ke atas tanah"-, 
Zuhair ragu dalam masalah ini. Maka Suragah bin Malik berkata: "Aku melihat kalian berdua 
mendo'akan kecelakaan bagiku. Tolong do'akan keselamatan buatku. Demi Allah, bagi kalian 
berdua, aku akan mengembalikan orang-orang yang mencari kalian". Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mendo'akan kebaikan baginya lalu Suragah menjadi selamat sehingga 
tidaklah dia bertemu seseorangpun melainkan dia akan berkata: "Aku telah mewakili kalian 
di tempat ini, (maka kembalilah kalian) ". Maka tidak ada orang yang ditemuinya melainkan 
dia memintanya agar kembali. Dia (Abu Bakr) berkata: "Dia telah menepati janjinya kepada 
kami". 


KONG م : رم واه دم م‎ SN. MAN LIA م‎ ANA و وو م‎ Pap 


- Z 
BAS TAK ا‎ A كا ال‎ SU ر2‎ Tedi {z E ال 4 ا اا‎ LNG 
aa نَالنْبيّ صل الله‎ 3J عر ا ني بع و ده‎ bea صل الله‎ AG عنهما‎ 
4 
2 
4 


TA ANGAS .و 000 و«‎ 1 FANS ر‎ Ne 
Í abia S oG ALa S sab ده قال لا باس‎ sad دَخَلْعَل مَر يض‎ 


A 


Z 2 4 Pd ر‎ 5 Z 2 دو‎ A Z و ر‎ < A ص 2 و‎ 
| و‎ el سو‎ LA NNE Ae SAS AZA Akta oL Gg s NS 
Ba AR ب 5 صل الله‎ Bp هي ی تفور اؤ تثور على شي ديار‎ k 


3347. Telah bercerita kepada kami Muhammad'allaa bin Asad telah bercerita kepada kami 
'Abdul 'Aziz bin Mukhtar telah bercerita kepada kami Khalid dari "Ikrimnah dari Ibnu "Abbas 
radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam datang menjenguk seorang Arab 
Baduy yang sedang sakit. Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, "Kebiasaan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam apabila datang menjenguk orang sakit, beliau bersabda: "laa 
ba'sa thahur insyaa Allah" (Tidak apa, semoga menjadi penghapus dosa, jika Allah 
menghendakinya). Maka beliau berkata kepada orang Arab Baduy tersebut: "laa ba'sa 
thahur insyaa Allah" (Tidak apa, semoga menjadi penghapus, jika Allah menghendakinya). 
Ibnu 'Abbas radliallahu "anhuna berkata: "Baginda katakan sakitnya penghapus dosa, justru 
sekarang dia sedang demam yang menimpa orangtua lemah tanpa daya yang segera masuk 
ke dalam gubur". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Kalau begitu, benar apa 
yang kamu katakan (akan terjadi) ". 


NA KESAN دی رضي‎ a NGUK JNE عق‎ KANG Peran 


a 


GG gh a PAT الل‎ JEANS ga NGANG ga 
jai IN YEL a 5 CAN PE AN) Adang Asa) يفو‎ 


LA 


PAPAN Si Penga áh CaL él peran Asi saga 
AN e Ag ESA AAA MEN 
aa adas an PAMAN 


42 53 î 5 A 2. عه مس‎ 
Wan Jag NT 
3348. Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits 


telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas radliallahu 'anhu berkata, Ada seorang 
laki-laki Nashrasni masuk Islam lalu membaca surah Al Baqarah serta Alu 'Imran. Dia biasa 
menulis untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Tapi kemudian dia kembali kepada agama 
Nashrani dan berkata, "Tidak ada yang diketahui Muhammad melainkan apa yang aku tulis 
untuknya". Kemudian Allah mewafatkannya lalu mereka (teman-temannya) 
menguburkannya. Pada keesokan harinya, jasadnya dimuntahkan oleh bumi, maka teman- 
temannya berkata; "Ini adalah perbuatan Muhamad dan shahabat-shahabatnya karena 
teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburannya dan 
mencampakkannya". Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali lubangnya lebih 
dalam. Namun keesokan harinya, jasadnya kembali dimuntahkan oleh bumi, maka teman- 
temannya berkata; "Ini adalah perbuatan Muhamad dan shahabat-shahabatnya karena 
teman kita ini berpaling dari agama mereka, lalu mereka membongkar kuburan teman kita 
ini dan mencampakkannya". Maka mereka kembali menguburkannya dan menggali 
lubangnya lebih dalam lagi sebatas yang mereka mampu. Akan tetapi kembali pada 
keesokan harinya jasadnya itu dimuntahkan kembali oleh bumi hingga mereka menyadari 
bahwa kejadian itu bukan perbuatan manusia dan akhirnya mereka mencampakkannya 
begitu saja. 


- - 3 Z PA 5 Z 
f2 > GA > r LRL AK la A22 A که م 2 وو‎ 187 KELE 22 ےر‎ 


HA 
عو‎ 2 


PASS BATAS SS MAN) Aa AA رَس ول اله صل‎ NIGANG gi 5> 


LN GA gh‏ مك لعن کنو رَهُمَان سيلا 
Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari‏ .3349 
Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Al Musayyab dari Abu‏ 
Hurairah radliallahu "anhu berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika‏ 
Kisra (Raja Persia) binasa maka tidak akan ada lagi Kisra lain sesudahnya dan jika Oaishar‏ 
(Raja Romawi) binasa maka tidak akan ada lagi Oaishar lain sesudahnya. Dan demi Dzat yang‏ 
jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh kalian akan mengambil perbendaharaan‏ 
kekayaan keduanya (sebagai ghanimah) di jalan Allah".‏ 


akt 2‏ ر يم LAN‏ وو و ر و و AFEA NGA GE AT‏ 2 
حدثتاقبیصۂ e NE EGAS‏ عن جَابر بن ةرَفعه لإذاهلك SS‏ 


5-1 MA 
A .) و ور‎ BE GESANG Ag ره‎ 5 rz 
كنوزهماق سبي الله‎ LARI PSAS 
الله‎ Jama 3D IBI ISIS فلا‎ 


3350. Telah bercerita kepada kami Oabishah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 'Abdul 
Malik bin 'Umair dari Jabir bin Samurah dimana dia memarfu'kannya (mendengarnya dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam), berkata: "Jika Kisra (Raja Persia) binasa maka tidak akan 
ada lagi Kisra lain sesudahnya". Lalu dia menyebutkan hadits selengkaapnya dan berkata: 
"Sungguh kalian akan mengambil perbendaharaan kekayaan keduanya (sebagai ghanimah) 
di jalan Allah". 


y GL os Z وور‎ INK na 0 و‎ 222 2 821%, Ai -A4 کو‎ 


AE EL z pa MAT SKALA‏ الصف PS ALAN‏ لل 


IM 4 â 
Ka A TA را‎ E A 555 NE LAN قفري‎ a ata 
سول اللوصل الله يه‎ jan! Jasana ف دشر ر مقو‎ KAN gana Naya PA 


جج 
Br C3‏ 2 2 3 و ر ت ر ang‏ 21-44 اد E, 5. AN‏ 
A LA mad A A‏ 7 أ مر a‏ ٢ا‏ وص G AR MA‏ ا 
PO gala JE‏ سَأَلَتَيِى هذ GEA AN SI Jas aa‏ لين 
Ta aa‏ ر ص yi gah‏ نا ا 5 
ra‏ 


- - - - A 7 Cg - 

l 372$‏ ر AN PE‏ اب AANS‏ اا ° NA‏ كم في بع 2252 5 aa‏ ل WAN NGA‏ 
IS 533‏ نك الهو اق ) NGANAN‏ يت فيك مار أت فأ حبر ن أ بو AD‏ سوا Al an‏ 
POM A 4‏ 9 


- 
e Pd 


EN AN AS sala IS aa 
KA Lo ادات‎ AAA 
3351. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 


dari Abdullah bin Abu Husain telah bercerita kepada kami Nafi' bin Jubair dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata, "Musailamah Al Kadzdzaab (Si Pendusta) mengunjungi 


(Madinah) pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hidup dan dia berkata: 
"Seandainya Muhammad menyerahkan urusan ini (maksudnnya kekuasaan) kepadaku 
sepeninggalnya maka aku akan mengikutinya". Lalu dia menda'wahkan hal ini kepada orang 
banyak dari kaumnya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beserta Tsabir bin 
Qais bin Syammas menemuinya sementara di tangan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
ada selembar daun, lalu beliau berhadapan dengan Musailamah dan teman-temannya 
seraya berkata: "Seandainya kamu meminta selembar pelepah kurma ini, aku pasti tidak 
akan memberinya kepadamu dan sekali-kali urusan Allah tidak akan diserahkan kepadamu. 
Dan jika kamu berpaling (menolak kebenaran) pasti Allah akan membinasakannmu. Sungguh 
aku melihat kamu sebagaimana aku melihatnya dalam mimpiku tentang kamu". Kemudian 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ketika aku sedang tidur aku melihat di tanganku ada dua gelang 
terbuat dari emas dan kebagusan barang tersebut menggiurkan aku lalu aku diberi wahyu 
dalam tidurku, agar aku meniupnya. Aku pun meniupnya hingga keduanya terbang (lenyap). 
Maka aku menta'wikan mimpiku itu sebagai dua orang pendusta (yang mengaku sebagai 
nabi) yang akan timbul sepeninggalku. Yang pertama adalah Al 'Ansiy dan yang lainnya 
adalah Musailamah Al Kadzdzaab, seorang penduduk Yamamah". 


7 A 


ر Tea s2‏ رک و و TA‏ و ا 57 ,2 5 0 و رمم واس ع A‏ دم د و 
Se San‏ : العلاءِحدتتا حادب بنْأَسَامَة عن بر AI‏ عبد اله Pl‏ عن جلها بي بر EiS‏ 
To‏ 


- 


iso, Ga “5 4 Wa اضر‎ 2 
اا کن ال‎ seka LG ka sale agi AKAN 


Pa Pa MMA Si‏ بُْوَرَأَيْتُفرُؤْيَايَهَذِأَيْ هَرَرْثُسَيْهًا 
A 2.‏ 2 ص 
ABE ajaa b jagi ik PL ANNAT PA AAL‏ 
AG - A 4 2 P‏ < ?19 م A‏ 4 
مَاجَاءَاللّه SES, Gema bag LEAN aa an‏ > أو الله AEA 0 PAN‏ 


2 


ISAT SIA كواب‎ AI yan BAE ENI 2 


3352. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al 'Alaa telah bercerita kepada kami 
Hammad bin Usamah dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah dari kakeknya, Abu Burdah 
dari Abu Musa dia meriwayatkannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku 
melihat dalam mimpiku bahwa aku akan berhijrah dari Makkah ke suatu tempat yang 
padanya tumbuh pepohonan kurma lalu aku menduga bahwa itu adalah negeri Yamamah 
atau Hajar (tempat hijrah yang lain) yang ternyata adalah Madinah, kota Yatsrib. Dan aku 
melihat dalam mimpiku ini bahwa aku mengayun-ayunkan pedang lalu menjadi patah pada 
bagian pangkalnya yang ternyata itu merupakan isyarat yang akan menimpa Kaum Mu'minin 
pada perang Uhud, lalu aku mengayun-ayunkan kembali pedang tersebut, lalu pedang itu 
kembali menjadi utuh seperti sedia kala, itu berarti apa yang Allah akan datangkan berupa 
kemenangan dan bersatunya Kaum Mu'minin, dan aku melihat pula dalam mimpiku itu 
seekor sapi, yang demi Allah sangat bagus bentuknya, itu berarti Kaum Mu'minin pada 
perang Uhud yang akan mendapatkan kebaikan seperti yang Allah datangkan dari kebaikan 
dan pahala, sebagai janji yang benar yang telah Allah berikan kepada kita pada perang 
Badar". 


WE قَعَنْعَايشَدَرَضِيَ‎ Keris GAN Pen la تار گر‎ sah Pa 
aki bo NING ha gadi Begin 5 Os open 

AKSES Mes JA ENERE ANGETAN s مرح باک‎ 

WENGI iso ane TE ES, WAMA MAEN p 


sasak JÊNG NE 


- 2 A 2 er GA a 04 Az 0 PA PA 4 
Gas NANGING os La ara 25) 56 sada IS STAN e يل كان يعار‎ pe) ASN 
وَدْسَاءِ‎ ANJAS KNA KAN A AKEN ANAA EU MA 


3353. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Zakariya' dari 
Firas dari 'Amir asy-Sya'biy dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata; 'Fathimah 
datang dengan berjalan dan cara jalannya mirip seperti jalannya Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Marhaban (selamat 
datang) wahai putriku". Lalu beliau mempersilakan Fathimah duduk di samping kanan atau 
kiri beliau lalu beliau membicarakan suatu pembicaraan secara rahasia, dan Fathimah pun 
menangis. Aku bertanya kepadanya; mengapa kamu menangis?. Kemudian beliau pun 
kembali membicarakan suatu pembicaraan secara rahasia dengan Fathimah dan anehnya dia 
tertawa. Aku berkata; "Aku belum pernah melihat keadaan seseorang menangis lalu diiringi 
tertawa seperti hari ini". Aku pun bertanya kepadanya tentang apa yang telah dikatakan oleh 
beliau shallallahu 'alaihi wasallam, maka Fathimah berkata; "Aku tidak akan mau 
menceritakan pembicaraan rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam wafat". Di kemudian hari aku tanyakan lagi, maka Fathimah 
berkata; "Beliau bercerita kepadaku bahwa: "Jibril 'alaihis salam datang membacakan Al 
Qur'an satu kali dalam setiap satu tahun lalu dia 'alaihis salam menbacakan kepadaku dua 
kali untuk tahun ini dan aku tidak melihatnya melainkan sebagai isyarat bahwa ajalku sudah 
akan datang dan sesungguhnya kamu (Fathimah) adalah orang yang pertama yang akan 
menyusul aku diantara ahlu baitku". Maka aku menangis karenanya. Lalu beliau bersabda 
lagi: "Apakah kamu ridla akan menjadi penghulu para wanita surga atau penghulu para 
wanita mu'minin?". Maka aku menjadi tertawa karenanya". 


AELA 24 


Aa Agni En ES Aina ia HNS Fo st as 
PES, Abas SASAK Kenya ANAA Li sa Dara DIAN 
en fet م‎ A قَسَارهاقصحکت‎ 


Si MIS 


3354. Telah bercerita kepadaku Yahya bin Qaza'ah telah bercerita kepada kami Ibrahinm bin 
Sa'ad dari bapaknya dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 


ana 5 ng Ae as Pelat فو‎ 


BATTA 


'alaihi wasallam memanggil putrinya, Fathimah, saat kondisi sakit beliau yang 
mengantarkannya kepada kematian. Beliau membicarakan suatu pembicaraan secara 
rahasia kepada Fathimah dan Fathimah pun menangis. Kemudian beliau memanggil lagi lalu 
membicarakan suatu pembicaraan secara rahasia lalu Fahimah menjadi terawa karenanya". 
'Aisyah radliallahu "anhu berkata; "Maka aku bertanya kepadanya tentang kejadian itu, maka 
Fathimah berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membicarakan pembicaraan rahasia 
kepadaku beliau mengabarkan kepadaku bahwa beliau akan dipanggil Allah dalam kondisi 
sakit yang membawa kepada kematiannya maka aku menangis karenanya. Kemudian beliau 
mengabarkan kepadaku bahwa aku akan menjadi orang pertama dari kalangan ahlu bait 
beliau yang akan menyusulnya lalu aku tertawa karenanya". 


BS ES ن بير‎ dana يشر‎ PES محمد بر عة‎ Sh 
LA JS AAN 322 ag NANG MEN GEN Gg sah 


gp! 


LAA AA fii عباس‎ eT 
AKN) PME ACRE Z pe GAN 


3355. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah telah bercerita kepada kami 
Syu'bah dari Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu berkata: "Umar 
bin Al Khaththab mendekatkan Ibnu 'Abbas (mengajak duduk bersama para shahabat senior) 
lalu Abdurrahman bin 'Auf berkata; "Kami juga punya anak-anak seperti dia". "Umar berkata: 
"Dia memiliki (keistimewaan pengetahuan) sebagaimana telah kalian ketahui sendiri". Lalu 
'Umar bertanya kepada Ibnu 'Abbas tentang firman Allah Subhaanahu wa Ta'ala (OS.an- 
Nashr) yang artinya: ("Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan"), maka Ibnu 
'Abbas menjelaskan: "Itu adalah ajal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan Allah 
memberi isyarat kepada beliau dengan ayat tersebut". 'Umar berkata: "Aku tidak 
mengetahui ayat tersebut melainkan seperti apa yang kamu ketahui". 


م 


Pe KANG Jawa PALA AAA NK SAS ْم‎ PA SIS 
9 5د ەت‎ PAPAN YAA TA PAR djati ah a رضي‎ 


GA 27 ara ZA PA ابر‎ A ATA كم‎ Bh AIA ےر‎ 
das 35 PARA AGEN JG ade ءَ‎ SA ANA Kal جس عل‎ ES aan) 


U faa AA ta SATA jas MI یکو ئو‎ AS 


2 


Sg 27 - 
LA ور سه ام‎ Tt 7? As IA. 2 A2 ea A SASI I 
Je badan adi مَجلِسٍ‎ MA خب‎ a وَيَنفْع فيه اخر ين فلي‎ 
4 z 4 
و مد اسم‎ ZAH 


3356. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami Abdurrahman 
bin Sulaiman bin Hanzhalah bin Al Ghasil telah bercerita kepada kami 'Ikrimah dari Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar ketika sakit 
yang membawa kepada kematian beliau dengan berselimut/berselendang (yang 
diletakkannya diatas kedua pundaknya) dan mengikat kepalanya dengan ikat kepala 


berwarna hitam hingga beliau duduk di atas mimbar. Lalu beliau memuji Allah dan 
mensucikan-Nya kemudian bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya manusia akan 
bertambah banyak.sedangkan orang dari kalangan Anshar semakin sedikit hingga jumlah 
mereka dibandingkan dengan manusia bagaikan kadar garam dalam makanan. Karenanya, 
barangsiapa dari kalian yang mengurus sesuatu dari urusan dan dia mampu mendatangkan 
madlarat kepada sekelompok kaum atau memberi manfaat kepada yang lainnya, maka 
terimalah orang-orang baik mereka (kaum Anshar) dan maafkanlah orang yang keliru dari 
kalangan mereka". Peristiwa itu merupakan majelis terakhir yang Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam laksanakan. 


23 5 ور‎ kÍ - ی رو ماس م‎ 
عَنَأَبي مُوسَىعَنٌالْحَسَرِعَنٌ‎ E ENG NI SES Jang ANNA as 


KN nba, A P 
PARA EITA ián AAA s 


3357. Telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Yahya 
bin Adam telah bercerita kepada kami Husain Al Ju'fiy dari Abu Musa dari Al Hasan dari Abu 
Bakrah radliallahu 'anhu; Pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membawa Al 
Hasan keluar dan mendudukkannya di atas mimbar lalu bersabda: "Dia ini adalah seorang 
Penghulu/Pemimpin dan semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai dari 
Kaum Muslimin lewat tangannya". 


u FA 


ea >‏ ?3 بن 5 SA BE‏ عاذي مالك رضي 


BEE a AA ان يجي‎ TA GI Sa و عَلَيّه‎ ALANA 


3358. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad 
bin Zaid dari Ayyub dari Humaid bin Hilal dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkabung (bersedih atas gugurnya) Ja'far dan Zaid sebelum 
datang berita tentang kesyahidan mereka dan kedua mata beliau menitikkan air mata". 


Per na? SENANG مهدي‎ BN a NG 
ANN NG Sa SEBUT ya Jala sale Tar الله‎ Jo NIKI PALA 


DA 


ES 


و LA JA‏ م 


PAT Ladi Kera‏ لايق ea‏ انما 


ما 
GN‏ 
LA‏ 
NG‏ 
N‏ 


Viiu Siak العو‎ 


3359. Telah bercerita kepadaku 'Amru bin 'Abbas telah bercerita kepada kami Ibnu Mahdiy 
telah bercerita kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir radliallahu 
'anhu berkata; Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "Apakah kalian memiliki 
permadani?" (terbuat dari bulu tipis). Aku (Jabir) katakan: "Dari mana kami dapatkan 
permadani?". Beliau bersabda: "Sungguh akan terjadi pada kalian suatu hari yang ketika itu 
kalian memiliki permadani". Kemudian aku katakan kepadanya, -maksudnya istrinya-, 
"Berikan kepadaku permadanimu". Istrinya berkata: "Bukankah Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam telah bersabda bahwa suatu hari nanti kalian akan memiliki permadani?". Lalu aku 
membiarkannya". 


0 A f 2 و 27 2 ر کہ‎ 2 
IKAN ga مو‎ BE SAS SEN KANG 


5 دد 2 ذم ا‎ NGNE 0 KEM a pa a 
KENA دققال آم‎ DA í Un alang 58 sanad la 


000 Wi era MALAS, sê 


s 
P 


227 


CEFIRE ERA Wa : MISA ااي طوف‎ 


A a 
P NS 


BN Segan ABS Sai ARA 


A مني‎ 


KA SIA AAN PAN ta PAN AWAS‏ ديقو 
HSE a 2 Ki ajak 305 Api‏ سو P‏ 


Jas AS ANA تايالو اكب محم‎ 5 


أمَاتَعَكَمِينَمَاكَالَِي خي الْمَثْرِيُ Gál PE BESI ANA ESEE SNG‏ 
212 رع ليده مده 8 8 4 - KENENG‏ 4 
EA DING‏ فما حر جو SN‏ جَاءالصر SAS PA‏ تَّ مَاقَالَلَكَ أ خوك 

Aka Naba 56 U y raab إِنَكَمِنَأَشْرَافِ ادي‎ HS ج فقا ل هاو‎ PANAI GI انر‎ 
لرا‎ 2x5 


3360. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Ishaq telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah bin 
Musa telah bercerita kepada kami Isra'il dari Abu Ishaq dari 'Amru bin Maimun dari Abdullah 
bin Mas'ud radliallahu 'anhu berkata, Sa'ad bin Mu'adz berangkat untuk melaksanakan 
'umrah". Kata Abdullah bin Mas'ud: "Lalu dia singgah kepada Umayyah bin Khalaf Abu 
Shafwan. Biasanya, Umayyah bin Khalaf apabila bepergian ke negeri Syam, dia melewati 
Madinah dan singgah menemui Sa'ad. 'Umayyah berkata kepada Sa'ad, "Tunggulah hingga 
pertengahan (siang) hari dan saat orang-orang sudah lengah. Maka aku beranjak untuk 
melakukan thawaf. Tatkala Sa'ad sedang melaksanakan thawaf, tiba-tiba muncul Abu Jahal 
seraya bertanya: "Siapakah anda, hai orang yang sedang thawaf di Ka'bah?". Maka spontan 
Sa'ad menjawab sendiri: "Saya, Sa'ad". Abu Jahal berkata: "Kamu dapat thawaf di Ka'bah 
dengan aman sementara bukankah kalian adalah orang-orang yang telah memberi 
perlindungan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya?". Sa'ad berkata: "Ya, benar". 
Lalu keduanya bertengkar ucapan hingga Umayyah berkata kepada Sa'ad; "Jangan kamu 
tinggikan suaramu di hadapan Abu Al Hakam karena dia adalah pembesarnya penduduk 
lembah ini". Maka kemudian Sa'ad berkata: "Demi Allah, seandainya kamu menghalangiku 
untuk thawaf di Baitullah, sungguh aku akan memutus jalur perjalananmu ke negeri Syam". 
Abdullah bin Mas'ud berkata; "Ucapan Sa'ad menjadikan Umayah tetap berkata, "Jangan 
kamu tinggikan suaramu di hadapannya", lalu dia memegang Sa'ad. Maka Sa'ad menjadi 


marah lalu berkata: "Biarkan kami bercerita tentang kamu, sungguh aku pernah mendengar 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bertekad akan membunuhmu". 
Umayyah bertanya: "Aku?". Sa'ad menjawab: "Ya". Lalu Umayyah berkata: "Demi Allah, 
Muhammad tidaklah berdusta apabila berbicara". Maka Umayyah bin Khalaf pulang 
menemui istrinya lalu berkata: "Tahukah kamu apa yang telah dikatakan kepadaku oleh 
saudaraku dari Yatsrib?". Istrinya bertanya: "Apa yang telah dikatakannya?". Umayyah 
berkata: "Dia beranggapan bahwa dia mendengar Muhammad yang bertekad akan 
membunuhku". Istrinya berkata: "Demi Allah, sungguh Muhammad tidak berdusta". 
Abdullah bin Mas'ud berkata: "Ketika mereka (orang-orang Musyrikin Ouraisy) keluar 
menuju Badar dan terdengar suara seruan konsolidasi perang, istrinya berkata: "Apakah 
kamu masih ingat apa yang telah dikatakan kepada kamu oleh saudaramu dari Yatsrib?". 
Abdullah bin Mas'ud berkata, "Semula Umayyah enggan untuk ikut keluar berperang namun 
Abu Jahal berkata kepadanya: "Kamu adalah pembesar kota (lembah) ini. Bergabunglah 
sehari atau dua hari saja". Maka Umayyah ikut berangkat bersama mereka kemudian Allah 
membinasakannya". 


Bea Pa PAN ET MAN NASA gi NS SS 


عمد اله عن عبد ال رضي a A NET ASEAN‏ في 


y 


3 


SARAN sala KANAN ai bas Bona SANA BNI alatas 


GAN الاس بعَطن و‎ PE ري قر‎ AE á íz 0 
ڏو ڳاو دو بين‎ SR Pedal? NGA ÊNGG AA i 


3361. Telah bercerita kepadaku Abdurrahman bin Syaibah telah bercerita kepada kami 
Abdurrahman bin Al Mughirah dari bapaknya dari Musa bin 'Uqbah dari Salim bin Abdullah 
dari Abdullah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku 
melihat manusia berkumpul di tanah lapang lalu Abi Bakr tampil berdiri kemudian dia 
menarik sebuah atau dua buah timba (untuk mengisi air dari sumur) dan diantara tarikannya 
itu ada kelemahan dan Allah mengampuninya. Kemudian timba itu diambil oleh "Umar lalu di 
tangannya timba itu menjadi besar. Dan aku belum pernah melihat di tengah-tengah 
manusia ada sesuatu yang begitu luar biasa yang dilakukan oleh seseorang (seperti yang 
dilakukan oleh 'Umar), kemudian dia membagi-bagikan kepada manusia sehingga mereka 
menjadi puas". Dan Hammam berkata: Aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Maka Abu Bakr menarik sebuah atau dua buah timba...". 


AAN KAKE aa A ا‎ ik -o کک کک‎ 
UNM E A KESA 24 سكم‎ AA 23 عله‎ pe <6 > 


قا 


dikota SIMAS La aga رَكْمَاقَالَة‎ "uh LA Sa aj 


Pi A 
4 A 


Ky rata > 2 A 24 22 و‎ 732, Taa TEN A A2. - ANG 
فقلتلا بي‎ ISS سلج حور جر يلا‎ ga EA Je AN nakas سيعت‎ : SINI 
“ 


ad 
“ - 


Pal A عر‎ 77 2 

Nb usana pa NG ABL A an AS 
3362. Telah bercerita kepadaku 'Abbas bin Al Walid an-Narsiy telah bercerita kepada kami 
Mu'tamir berkata, aku mendengar bapakku telah bercerita kepada kami Abu "Utsman 
berkata, "Aku dikabari bahwa malaikat Jibril 'alaihis salam mendatangi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika di samping beliau ada Ummu Salamah, lalu Jibril 'alaihis salam 
berbicara kemudian pergi". Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata kepada 
Ummu Salamah: "Siapakah orang tadi?". Atau seperti yang beliau katakan. Perawi Abu 
'Utsman berkata: "Ummu Salamah menjawab: "Dia adalah Dihyah (Ibnu Khalifah Al Kalbiy, 
seorang shahabat terkenal) ". Ummu Salamah berkata: "Demi Allah, aku menduga yang 
datang itu tidak lain adalah (Dihyah) hingga akhirnya aku mendengar khuthbah Nabi Allah 
shallallahu 'alaihi wasallam yang mengabarkan bahwa dia adalah Jibril 'alaihis salam", atau 
sebagaimana yang beliau katakan. Bapakku bertanya kepada Abu 'Utsman: "Dari siapakah 
kamu mendengar ini?". Abu 'Utsman menjawab, "Dari Usamah bin Zaid '. 


Bab: Firman Allah "Mereka sangat mengenal Muhammad sebagaimana mereka 
mengenal anak-anak mereka..." 


,253 رم ا ووو و و Tas‏ 7 وهال. م ومو و ad‏ ی ر 3G‏ وور 4 
SAS‏ عبد اله بن يو سف أخبر نا مالك بن آذ عن نافع PAS PAN AE LE‏ رضي ME‏ 


z 


ra 
Pe d 5 


JASA JBS sea SE SETAN 3 Sl sel EA AN AS AI 


20“ وکو 


9 A WA 4 A رر‎ 2. 6 r 4 “3G 4 
WES saka KPR JA AGAN 33 سَلَمَمَاتَجدو‎ GEA Jodi 


WN NT هافو ص أَحَدُهمْيدَمْعَلَ‎ ESA AI SEA سام كد فيا‎ 
Z PIPA A رر‎ Z, صم‎ e E EA C AA 4 7 AIT) 2 > ل ع اسه‎ 
جم فقالو اصدق يام مُحَمَّدفِيبَا‎ WT فمَ يَدَمُفَإِذافِيبَا‎ 353 BAE AAN JAS 3 


s - 
“ 


A 4 MA anta - Zoa, ر‎ £ 2 
TA Getas Ja NEH BAAK Je a sad E SA Aa AG جم‎ NG 

Senin 
3363. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik 
bin Anas dari Nafi' dari Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhu bahwa orang-orang Yahudi 
mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bercerita bahwa ada seseorang laki- 
laki dari kalangan mereka dan seorang wanita berzina. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian dapatkan dalam Kitab Taurah tentang 
permasalahan hukum rajam?". Mereka menjawab: "Kami mempermalukan (membeberkan 
aib) mereka dan mencambuk mereka". Maka Abdullah bin Salam berkata: "Kalian berdusta. 
Sesungguhnya di dalam Kitab Taurat ada hukuman rajam. Coba bawa kemari kitab Taurat. 
Maka mereka membacanya saecara seksama lalu salah seorang diantara mereka meletakkan 
tangannya pada ayat rajam, dan dia hanya membaca ayat sebelum dan sesudahnya. 
Kemudian Abdullah bin Salam berkata: "Coba kamu angkat tanganmu". Maka orang itu 


mengangkat tangannya, dan ternyata ada ayat tentang rajam hingga akhirnya mereka 
berkata: "Dia benar, wahai Muhammad. Di dalam Taurat ada ayat tentang rajam". Maka 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kedua orang yang berzina itu agar 
dirajam". Abdullah bin 'Umar berkata; "Dan kulihat laki-laki itu melindungi wanita tersebut 
agar terhindar dari lemparan batu". 


Bab: Permintaan orang-orang Musyrik agar Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 
memperlihatkan tanda kenabian 


NE aka SAB ap RE NE Jala NG 5 PAMA KATA 


5 


SAMA ال صل‎ se ENTER NA AKA 


A و‎ 


LA Taat 


3364. Telah bercerita kepada kami Shadagah bin Al Fadlal telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah bin Mas'ud 
radliallahu 'anhu berkata: Pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bulan pernah 
terbelah menjadi dua bagian lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saksikanlah". 


Jé Mani AE SERA Pan Kab BAE bat 


روہ ص 


SAN اله اا َه اند حدم‎ Ge 5 Mi iE E AA SAS بن زر بع‎ Ao 6s 


PAGE RT y Aoi da AI 


3365. Telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Yunus 
telah bercerita kepada kami Syaiban dari Oatadah dari Anas bin Malik. Danb diriwayatkan 
pula; Dan Khalifah berkata kepadaku, telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah 
bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu "anhu dia bercerita 
kepada mereka bahwa penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam agar beliau menunjukkan ayat (mu'jizat, bukti kenabian). Maka beliau 
menunjukkan kepada mereka terbelahnya bulan". 


A SCS A3 EEA‏ مَصَر NGE bê dan 53 AE‏ ب مَالكِعَنَ 
áho gólu gái PANA LEAN Ge Se PSA Karang‏ 


عََيَهوَسَلَمَ 
Telah bercerita kepadaku Khalaf bin Khalid Al Ourasyiy telah bercerita kepada kami‏ .3366 
Bakr bin Mudlar dari Ja'far bin Rabi'ah dari 'Irak binMalik dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin‏ 


Mas'ud dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma bahwa bulan pernah terbelah pada zaman Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


AK LG <% 


KL رضي‎ ANGGENG أي‎ A KAN AAA جاب دي‎ 
AAM ea aa : KALA Aeg 


(OGAN 


- A 
قَاصَارَمَعَ كُلْوَاجِدِمجْمَاوَاجِدٌ‎ E 


2. WA 


WI حَتَّى‎ 


3367. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada kami 
Mu'adz berkata, telah bercerita kepadaku bapakku dari Qatadah telah bercerita kepada kami 
Anas radliallahu 'anhu bahwa ada dua orang dari shahabat-shahabat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang pulang (setelah bertemu) Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada malam yang 
gelap gulita, sedang pada tangan keduanya ada pelita yang menerangi jalan keduanya. 
Ketika keduanya berpisah, masing-masing dari sahabat tersebut terus diiringi cahaya hingga 
tiba menemui keluarganya. 


EKA ANE In FIS Ie YANA SA San نا يالا سو‎ SAN SS 


A 


o ea Aa SES IE Aa sale RAR Daya 


3368. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Abu Al Aswad telah bercerita kepada kami 
Yahya dari Isma'il telah bercerita kepada kami Oais, aku mendengar Al Mughirah bin Syu'bah 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Senantiasa akan ada (sekelompok) orang 
dari ummatku yang akan menang hingga datang ketetapan Allah atas mereka dan mereka 
dalam keadaan menang". 


as Kapan Tea ن‎ nai PALI PA SAN A 
Ais aahh a ál PAGE ل ا يا متي‎ 


wa Pa 


IEA يقو‎ 


NS Giy 


LA Jaaa PAN PAN الله‎ a PA AAN NG 
he 33 Aa f Da IR 


3369. Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy telah bercerita kepada kami Al Walid 
berkata, telah bercerita kepadaku Ibnu Jabir berkata, telah bercerita kepadaku 'Umair bin 
Hani' bahwa dia mendengar Mu'awiyah berkata, aku mendengar Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Senantiasa akan ada dari ummatku, (sekelompok) ummat yang tegak di 
atas urusan agama Allah, tidak dapat membahayakan mereka orang yang menghina mereka 
dan tidak pula orang yang menyelisih mereka hingga datang ketetapan Allah atas mereka 
dan mereka dalam keadaan seperti itu (tetap tegak dalam urusan agama Allah) ". 'Umair 
berkata: "Maka Malik bin Yukhamir berkata: ' Muadz berkata: "Mereka berada di negeri 
Syam". Lalu Mu'awiyah berkata: Ini Malik, yang mengaku bahwa dia mendengar bahwa 
Mu'adz menyatakan bahwa sekelompok ummat itu berada di negeri Syam". 


lcd - 


Tera la as -64 HE‏ سُفْيَانحَدَتْتَاشَّبِيبُ SA SA SG PYARE Ya‏ غو 


Z 2114 


KO Naat, Gal Io A)‏ ني Banana NA‏ ع! إِحَدَاهْمَابدِينَارٍ 


KANG ka anga NANANG GA E sani a ANAS lag وَجَاءَهْبِدِيتَارِوَ‎ 


ةفد 
Z‏ 


Aa KKS, ea, س‎ KIA Pat 00 LA KAA 2 
E AMA Hal ai NGÊS عو‎ adas عنەقال عه‎ SAMA Ce laa 
PEF نوو سيقو‎ SN Aa سنه يقو ل س‎ NYA SERA 


Tm L 2 - -35 TE P Aak 2. 1 NG 4 o, 
SEA AOGA IE ba SEA 538 لمم لامكا قالوٌ‎ ye ووي‎ 
IL A ats 
AS 


3370. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan 
telah bercerita kepada kami Syabib bin Gharfadah berkata, aku mendengar orang-orang dari 
qabilahku yang bercerita dari 'Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberinya 
satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, 
kemudian salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan 
membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan 
dalam jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan 
untung". Sufyan berkata; "Adalah Al Hasan bin 'Umarah yang datang kepada kami dengan 
membawa hadits ini darinya (dari Syabib). Katanya (Al Hasan); " Syabib mendengar hadits ini 
dari 'Urwah, maka aku (Sufyan) menemui Syabib lantas dia berkata; "Aku tidak 
mendengarnya dari 'Urwah". Syabib berkata; "Aku mendengarnya dari orang-orang yang 
mengabarkan hadits darinya namun aku mendengar dia berkata, Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kebaikan senantiasa terikat dengan ubun-ubun kuda 
hingga hari qiyamat". Dia Syabib berkata; "Sungguh aku telah melihat di rumahnya ada tujuh 
puluh ekor kuda". Sufyan berkata; "Dia ('Urwah) membeli seekor kambing untuk beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam sepertinya untuk keperluan hewan kurban". 


IN 


Ge 


IS E‏ کن غا قال ا 


و 


A ر‎ 


NI 3 SEA رَضِيَ‎ LE saga 
KA 56 NANG KANA NGE GL صل‎ 


3371. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari 
'Ubaidullah berkata telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhu 
bahwa rsa bersabda: "Kuda, pada ubun-ubunnya senantiasa ada kebaikan hingga hari 
giyamat". 


PA 
0006 


BA NET AN A SAS KA HA GA SANA ANG 
ae ن دو‎ jina JENG ala saree AN aa 


3372. Telah bercerita kepada kami Oais bin Hafsh telah bercerita kepada kami Khalid bin Al 
Harits telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Abu at-Tayyah berkata, aku mendengar Anas 
binMalik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ""Kuda, pada ubun-ubunnya 
senantiasa ada kebaikan". 


San tê Mae Sanata 3 & Ba‏ رَيْدِبْنِ أَسْلَمعَنأَِيصَالَِالسَمَّاوِعَنَ أي هْرَيْرَهَرَضِيَ الل 
SARANA Aa‏ 


ASI Pena Usa‏ أَوْرَوْصَدوَمَاآَصَابَت ف طِيَلِهَامِنَالْمَرَيَ 


d 


A r 


kis EN 5 طِيَلَهَاقَاسَكَنَتَ‎ Laki GN gas NEG RSI 
BES Ja 3 3 KN َكَرَت و ماسقا‎ a AA a 


2 5 م 28 اس كم عقر دي اسه AA KANANG‏ اوس كه A‏ ره لع | 272 راس اع 
Nara a And‏ ينس حى الي ر قابا ظهو ر هَاقهي له KAM‏ ةا Salak‏ راء 


VI ALIS Pear : CENAE هيو ق‎ KEY JAYA; 23 
PENERE ga nis Ia ERE & 


NAH YA Paya Sis) 

3373. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid binAslam dari 
Abu Shalih as-Samman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Kuda itu ada tiga jenis. Yaitu, ada yang bagi seseorang membawa 
pahala, ada yang menjadi pelindung dan ada yang mendatangkan dosa. Adapun orang yang 
mendapatkan pahala dengan kudanya adalah orang yang menggunakan kudanya di jalan 
Allah, dia rawat dan pelihara kudanya di ladang hijau atau rerumputan, setiap kali tali 
ikatannya mengenai tanaman atau rerumputan itu maka terhitung baginya hasanah 
(kebaikan), dan seandainya talinya terputus lalu kuda itu lari menjauh hingga mendaki satu 
dua bukit maka bekas dan apa yang diinjaknya menjadi kebaikan baginya, dan seandainya 
kuda itu melewati sungai lalu minum dari air sungai tersebut sedang dia tidak berkehendak 
memberinya minum, maka baginya hasanah dan itulah pahala baginya. Yang kedua, seorang 
yang menjadikan kudanya untuk mencari penghasilan, solusi kehidupan dan untuk menjaga 
kehormatan diri namun dia tidak melupakan hak Allah pada kaki dan punggung kudanya, 
maka kuda itu menjadi pelindung baginya. Dan yang ketiga, seorang yang menjadikan 
kudanya sebagai kebanggaan, pamer dan untuk permusuhan melawan Ummat Islam maka 
baginya mendatangkan dosa". Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang 
keledai maka beliau menjawab: "Tidak ada wahyu yang diturunkan kepadaku tentang hal ini 
melainkan firman Allah yang mencakup manfaat yang besar", yaitu OS. Al Zalzalah ayat 7 dan 
8 (yang artinya): ("Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi sekalipun, 
niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan 
sebesar seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula"). 


KEL رضي‎ MA en NN GAS AE Sis 


\ is eS MEN SA لصح رسو‎ As 


Men 22 ANA NGABA KAA BA aÍ 3 PEN AAA 
Ga a adas WA é 


3374. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan telah 
bercerita kepada kami Ayyub dari Muhammad, aku mendengar Anas bin Malik radliallahu 
'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyerang penduduk Khaibar pada 
pagi buta, yang ketika itu mereka (penduduk Khaibar) sedang berangkat untuk berladang 
dengan membawa sekop-sekop mereka. Tatkala melihat beliau, mereka berkata: "Awas, ada 


Muhammad dan pasukannya". Lalu mereka berlari berlindung di baik benteng. Maka Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam mengangkat tangannya seraya bertakbir: "Allahu Akbar, 
hancurlah Khaibar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, 
maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut". (OS 
ash-Shaffaat 177). 


PERSATUAN اي‎ NAS eU HAB) As 
ر كاءك قبس طت‎ LAN JGA كير‎ Cant معت منك‎ A SABAH 23 


Na‏ صد قم دة 
قال an‏ صمەفصممته 


Te CIA De 56 بيده فيه‎ OA 


Pa sit 


3375. Telah bercerita kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah bercerita kepada kami Ibnu 
Abu Al Fudaik dari Ibnu Abu Dza'bi dari Al Magburiy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mendengar dari baginda banyak hadits 
namun aku telah lupa". Maka beliau berkata: "Hamparkanlah selendangmu". Maka aku 
menghamparkan lalu beliau seakan-akan menciduk sesuatu dengan tangannya kemudian 
berkata: "Ambillah" Lalu aku mengambilnya. Maka sejak saat itu aku tidak pernah lupa satu 
haditspun". 


Bab: Keutamaan sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


IBU 23 ME وقال سيعت جاب‎ PEG AA AS BE 35 


2 Z 
244 w 4 


a o AAE ÉNE gG ka sala a ا‎ E ڪڌ ايو سَمیدالْخدرىقالقالر‎ 
Ze هم‎ sere GN سا‎ BN LAU 2 14 EN aa و‎ A 
abg A oia pa سول ال صل ا‎ yaa A 


9م 7 


MAA yan KATA KANA AJA ia ANG‏ سول ال صل ال 
Katah Gadis‏ و ss JANG NA P Pe BAN KATANG‏ 
ARA‏ حَبَمَنّصَاحَبَ AS AIA AA‏ لو نَكعَمْ Wei‏ 


3376. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Abdullah telah bercerita kepada kami Sufyan dari 
'Amru berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhu berkata, telah bercerita 
kepada kami Abu Sa'id Al Khudriy berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Akan datang kepada manusia suatu zaman yang ketika itu ada sekelompok orang yang 
berperang lalu orang-orang bertanya kepada mereka; "Apakah diantara kalian ada orang 
yang bersahabat (mendampingi) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Kelompok itu 
menjawab, "Ya ada". Maka mereka diberi kemenangan. Kemudian akan datang lagi kepada 
manusia suatu zaman yang ketika itu ada sekelompok orang yang berperang lalu ditanyakan 
kepada mereka: "Apakah diantara kalian ada orang yang bershahabat dengan shahabat 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam?". Mereka menjawab: "Ya ada". Maka mereka diberi 
kemenangan. Kemudian akan datang lagi kepada manusia suatu zaman yang ketika itu ada 
sekelompok orang yang berperang lalu ditanyakan kepada mereka, "Apakah diantara kalian 
ada orang yang bershahabat dengan orang yang bershahabat dengan shahabat Rasulullah 


shallallahu "alaihi wasallam?". Mereka menjawab: "Ya ada". Maka mereka diberi 
kemenangan". 


Sela تَعِعَتٌ‎ r ب“‎ Ea جم‎ E ia EZ KSM SAS Waah bas 


A 


TEA‏ يكو ATI EAFA‏ بهو سام ڪي اَي قر ن الذي ن يلو مم 


EEFE 5 SN مانا‎ dian o SAS ا َم قال عمُرَا نهل ري أ گر‎ K 


Ngasi 


- 5 ا ىار 5 ور‎ 3 
السَمَنُ‎ Ka Aas 56 يدوو ولا‎ OLS AT a SS 56 sn 
3377. Telah bercerita kepadaku Ishag telah bercerita kepada kami an-Nadlar telah 
mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah, aku mendengar Zahdam bin Mudlarrib, 
aku mendengar 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sebaik-baik ummatku adalah yang orang-orang hidup pada zamanku 
(generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian orang-orang 
yang datang setelah mereka". 'Imran berkata: "Aku tidak tahu apakah setelah menyebut 
generasi beliau, beliau menyebut lagi dua generasi atau tiga generasi setelahnya." 
"Kemudian akan datang setelah kalian suatu kaum yang mereka bersaksi padahal tidak 
diminta bersaksi dan mereka suka berkhiyanat (sehingga) tidak dipercaya, mereka memberi 
peringatan padahal tidak diminta memberi fatwa dan nampak dari ciri mereka berbadan 
gemuk-gemuk". 


کاک PAT‏ لفو na‏ غو وصور AN AGE‏ ريد كر نزام رضي الله عَنْه SEN‏ 


A PEG Ms وو وراه رر جوم رم‎ Le NA . چو‎ A? م‎ GN AA AN LA -2 Sudi 
SA e و م‎ NG BAN AI AN 


P 


PALA‏ ميتو وَيمينهشهادتهة AI AN EA ma AS yaa: AJE‏ مح 


3378. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Abidah dari Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ""Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup 
pada zamanku (generasiku) kemudian orang-orang yang datang setelah mereka kemudian 
orang-orang yang datang setelah mereka. Kemudian akan datang suatu kaum yang 
persaksian salah seorang dari mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului 
persaksiannya". Ibrahim berkata, "Dahulu, mereka (para shahabat) mengajarkan kami 
tentang bersaksi dan memegang janji ketika kami masih kecil". (Mereka memukul kami bila 
melanggar perjanjian dan persaksian) ". 


Bab: Pekerti kaum muhajirin, dan yang paling utama dari mereka adalah Abu Bakar 


KEN رضي‎ KE SANIEN LOA E ENEE PIRENA 


AA ع‎ 


مناز پر NS an Ju BEE‏ لعا زب مر ال كليل ر خلال ازى 


Ka? alit Fino akan saii ad ag الله‎ AM EA AAE E 65133 is SN 
BS tl; Kea A k iii 
يقترت ية‎ A D AI mela وکام کاپ‎ 


Z Z 


4 


Ne ai NGANG ekané ويد 2ا‎ PESAN لت صل‎ adaa 
aa, PA الط‎ ne هَل‎ uiis 


PA 


AA EN S3 As AM‏ اغلام قا لر جل من قر دض ASN‏ فته 
Me POSISI SES NN AAA‏ 
EA ANE MAN aU gê BELT YA‏ ل SAE NS PASS‏ 
SEE A SA APEL Sasa ISS‏ 
Sasak ja, agé BLS Jas‏ ققد انتيقط قث افر rae‏ 


s 
A 


E 2 3 و‎ 


AA JAS Ba ادال یلار‎ BERIS 
BANGSA pe يدر کتاا حدم عير سر اهب مالك بن‎ SUS Alas 


رر 


KAA) PEN EL 


3379. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Raja' telah bercerita kepada kami Isra'il dari 
Abu Ishag dari Al Bara' berkata: " Abu Bakr membeli dari 'Azib seperangkat pelana unta 
dengan harga tiga belas dirham lalu Abu Bakr berkata kepada 'Azib: "Perintahanlah Al Bara' 
untuk membawa pelana ini kepadaku". Tapi 'Azib berkata: "Tidak, kecuali kamu mau 
bercerita apa yang kamu dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lakukan saat kalian 
berdua keluar untuk berhijrah dari Makkah sementara orang-orang musyrikin mencari-cari 
kalian". Abu Bakr berkata: "Baiklah. Kami berangkat dari Makkah lalu kami melalui 
perjalanan atau menempuh perjalanan siang dan malam hingga ketika di siang hari saat 
sangat panas aku mencoba mengarahkan pandanganku untuk melihat-lihat apakah ada 
naungan untuk tempat berteduh. Akhirnya ada sebuah batu lalu aku datangi dan aku lihat 
dibaliknya ada tempat untuk berteduh. Maka (kami singgah di batu tersebut) lalu aku 
meratakan tempat dengan tanganku sendiri dan menghamparkan tikar untuk Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku katakan kepada beliau: "Berbaringlah, wahai Nabi Allah". 
Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam berbaring lalu aku beranjak sejenak untuk mengamati 
keadaan sekeliling tempat itu apakah ada orang yang membuntuti kami. Ternyata aku 
bertemu dengan seorang anak kecil pengembala kambing yang sedang menggiring 
kambingnya menuju batu tersebut untuk bernaung sebagaimana yang kami lakukan. Aku 
bertanya kepadanya: "Milik siapakah kamu ini wahai ghulam (anak kecil)?". Anak kecil 
pengembala itu menjawab: "Aku ini milik seseorang dari suku Quraisy". Dia menyebutkan 
nama bagindanya yang aku mengenalnya. Aku bertanya lagi: "Apakah kambingmu ini 
menghasilkan air susu?". Anak gembala itu menjawab: "Ya". Aku tanya lagi: "Apakah kamu 


bersedia memeras susunya?". Anak gembala itu kembali menjawab: "Ya". Maka aku 
memerintahkannya lalu dia menarik seekor kambing gembalaannya dan kuperintahkan agar 
dia membersihkan puting susunya dari debu kemudian aku memerintahkannya untuk 
membersihkan telapak tangannya". Perawi (Abu Ishag) berkata: "Aku melihat Al Bara' 
memukulkan salah satu telapak tangannya kepada yang lainnya untuk memberi contoh 
membersihkan puting. (Abu Bakr) melanjutkan: "Kemudian anak gembala itu memeras 
sedikit susu dan memasukkannya ke dalam sebuah gelas sedangkan aku membawa wadah 
kecil yang aku siapkan untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang biasanya beliau gunakan 
untuk minum. Aku menuangkan (air) ke dalam susu itu agar dingin pada bagian bawahnya 
lalu aku beranjak menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan aku dapatkan beliau sudah 
terbangun lalu aku katakan: "Minumlah, wahai Rasulullah". Abu Bakr berkata: "Maka beliau 
meminumnya hingga aku puas". Kemudian aku bertanya, "Apakah sudah waktunya kita 
melanjutkan perjalanan, wahai Rasulullah?". Beliau menjawab: "Ya". Maka kami berangkat 
meneruskan perjalanan sementara kaum musyrikin mencari-cari kami namun tidak 
seorangpun dari mereka yang mendapatkan kami kecuali Suragah bin Malik bin Ju'syam 
yang menunggang kudanya lalu aku berkata: "Itu orang yang mengejar kita, dia akan 
menangkap kita, wahai Rasulullah". Maka beliau bersabda: "Janganlah kamu bersedih, 
sesungguhnya Allah bersama kita". 


IM 


3 ANGAS LG 5 gk gu A م و‎ Lo. ر ?5 ر کا‎ 
G L BIGE EÉN 35 NG EN SU YA NANG Uang مُحمّد‎ TEA CEEA 


2 


5 


KG KANG ga Minnie DAS j laisa sale 


A 


3380. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan telah bercerita kepada kami 
Hammam dari Tsabit dari Anas dari Abu Bakr radliallahu 'anhu berkata; "Aku berkata kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat berada di gua; "Seandainya salah seorang dari mereka 
melihat ke bawah kedua kakinya pasti dia melihat kita". Maka beliau berkata: "Tidakkah 
engkau beranggapan wahai Abu Bakr, bahwa jika ada dua orang, maka Allah yang 
ketiganya?". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Semua pintu tertutup kecuali pintu 
Abu bakar..." 


Io i M BA NS بُوعَامِرٍ‎ Asin aa BAE ba 
BSN sa Pa SAR 256 doi edan 


ra 


e KAS papanya MG ana BEAN AA 
Bela SAN خي فكاو رسو ل‎ Int Aa اعيو‎ SAN رشو‎ 
KE ANA ya la كيهو‎ Si pa Á KE SAN 


YES ga ENG وڪن‎ KÁ PE ATA KAA SIS fs Sas 
AE ERA 


3381. Telah bercerita kepadaku Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abu 
'Amir telah bercerita kepada kami Fulaih berkata, telah bercerita kepadaku Salim abu an- 
Nadlar dari Busr bin Sa'id dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khathbah di hadapan manusia lalu bersabda: 
"Sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba untuk memilih antara 
dunia dan apa yang ada di sisi-Nya, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah". 
(Abu Sa'id) berkata: "Tiba-tiba Abu Bakr menangis yang membuat kami heran dengan 
tangisannya hanya karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan ada seorang 
hamba yang diminta untuk memilih. Ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah 
yang dimaksud dengan hamba tersebut. Dan Abu Bakr adalah orang yang paling memahami 
isyarat itu. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya 
manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam persahabatannya dan hartanya adalah 
Abu Bakar. Dan seandainya aku boleh mengambil puncak kekasih selain Rabbku, tentulah 
Abu Bakar orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang 
dalam Islam. Sungguh tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa melainkan akan 
tertutup kecuali pintu Abu Bakar". 


Bab: Keutamaan Abu bakar setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


paura‏ ك رَضِيَ الله 
ALANG it ST da saleh EE‏ 
EN Ge An HAVEY. #‏ 


3382. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah telah bercerita kepada kami 
Sulaiman dari Yahya bin Sa'id dari Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu "anhu berkata: "Kami 
memilih-milih orang terbaik diantara manusia pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 
Akhirnya yang terpilih adalah Abu Bakr kemudian 'Umar bin Al Khaththab lalu 'Utsman bin 
'Affan radliallahu 'anhum". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh mengambil 
kekasih..." 


WAE AE EKA ei D PSS EK SAS oa Aha “os 
A33 SALES Ana ee SI kasa LAN صل‎ Aye 
وَصَاحِبِي‎ 


3383. Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Wuhaib 
telah bercerita kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Seandainya aku diperbolehkan menjadikan diantara 


ummatku sebagai puncak kekasih pastilah aku pilih Abu Bakr. Akan tetapi dia hanyalah 
saudaraku sekaligus sahahabatku". 


2g 3965 - 1 A Ie NGANG S AN. ا ىأ سا‎ s ACESS 
CS بَوَقَالَلوَ‎ NE LB SES باس دو مو س بَنْإِسْمَاعِي ل التَبُوذ‎ Jaa SS 
A 
HE Ab Asa san م فصل‎ SENG کڪ‎ IKEA G3 
5 5 2 s 4 ma hard - 


4 م Pe‏ 
» ب مثله 


3384. Telah bercerita kepada kami Mu'allaa bin Asad dan Musa bin Isma'il At Tabudzakiy, 
keduanya berkata, telah bercerita kepada kami Wuhaib dari Ayyub, dan beliau bersabda: 
"Seandainya aku diperbolehkan menjadikan seseorang sebagai kekasih, pasti aku 
menjadikan dia (Abu Bakr) sebagai kekasih. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama". 
Telah bercerita kepada kami Outaibah telah bercerita kepada kami 'Abdul Wahhab dari 
Ayyub seperti hadits ini juga. 


A >< هر‎ A AL A 4 ر عو‎ 4 ri 
Z 3S AV ب ع دو الام‎ ws < (973 IT 2 A 1م اعرد‎ ANGEN Z 


LA 
04 


£ 22 A Tag 0 4 ANG 1 aka 2 2 Tit 4 
BASA LAS PN كيه و‎ Je في ادال ما ا ِي قال رَس ول اله‎ SAS, Hii 


> 7 ره ع‎ Fest ر‎ LA NG see sag 
SHA IIS هذه الام‎ 
Z ب‎ A y” EA 


3385. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah mengabarkan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abdullah bin Abu Mulaikah berkata; "Penduduk Kufah 
menulis surat kepada Ibnu Az Zubair (bertanya) tentang kedudukan kakek (dalam 
fara'idl/warisan), maka Ibnu Az Zubair berkata; "Adapun yang ada adalah seperti yang 
disabdakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Seandainya aku diperbolehkan dari 
ummat ini mengambil seseorang sebagai puncak kekasih, pasti aku mengambilnya (Abu 
Bakr) ". Beliau menempatkannya sebagai bapak, maksudnya Abu Bakr". 


2-A ES‏ ای و و رو aza‏ ےا و وه 272 ر و Z‏ و رودم م ور” م 
Z Z 4 vd LA 2‏ - اف .تير 

A2 و‎ LRA NA INNS GANG GN 2 كي ج ام £ 03 م سل ا اوس 1م‎ > fis - A 

Sirol يت‎ AJA جم‎ i ab النَبىَ صل الله يهو‎ ANE SIG عَنَ أبيه‎ makan 


A A 2 


a a a AL Je ESAI BA‏ فأتي باكر 
Telah bercerita kepada kami Al Humaidiy dan Muhammad bin 'Ubaidullah, keduanya‏ .3386 
berkata, telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari Muhammad bin‏ 
Jubair bin Muth'im dari bapaknya berkata; "Ada seorang wanita datang menemui Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu beliau memerintahkan wanita itu agar kembali di lain waktu.‏ 
Lalu wanita itu bertanya; "Seandainya aku datang nanti tapi tidak menemukan baginda?".‏ 
Wanita itu sepertinya berkata tentang kematian (khawatir bila menjemput beliau). Maka‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Jika kamu tidak menemukan aku lagi, maka temuilah‏ 
Abu Bakr".‏ 


PEN NE AE PA jetti gi AAA حَدَكْنِي‎ 
KANA E Aa 


KA A sial 


3387. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Abu ath-Thayyib telah bercerita kepada kami 
Isma'il bin Mujalid telah bercerita kepada kami Bayan bin Bisyir dari Wabarah bin 'Abdur 
Rahman dari Hammam berkata, aku mendengar 'Ammar berkata; "Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak ada orang yang bersama beliau (pertama kali memeluk 
Islam) kecuali lima orang budak, dua orang wanita dan Abu Bakr". 


A JA a DA 2 SA 

II map KE IS LAN ah ESA Fa SOFA ET SG 
رمت قا‎ AN ES MALE A53 536 II alas AE 
MATI KI jade EU ANG ABON GEA: 


Pnb laga, KING KIE Jo AM s sei KE ZA Je NG JS بكر‎ 


LA 


jaba ER A 2S AS AG A 
PAHA XS SANG EP a sa) Pata Para 
Sasa sagita PSR A 


3388. Telah bercerita kepadaku Hisyam bin 'Ammar telah bercerita kepada kami Shadaqah 
bin Khalid telah bercerita kepada kami Zaid bin Waqid dari Busr bin 'Ubaidullah dari 
'Aidzullah Abu Idris dari Abu ad-arda' radliallahu 'anhu berkata; "Aku duduk di samping Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam, tiba-tiba Abu Bakr datang sambil memegang tepi baju beliau 
shallallahu "alaihi wasallam hingga merapat pada lutut beliau. Maka Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bertanya: "Apakah teman kalian telah marah?". Maka Abu Bakr memberi salam 
lalu berkata: "Aku punya masalah dengan Ibnu Al Khaththab lalu aku terlanjur marah 
kepadanya namun kemudian aku menyesal, aku pun datang menemuinya untuk meminta 
maaf namun dia enggan memafkan aku. Maka itu aku datang kepada baginda". Maka beliau 
bersabda: "Allah akan mengampunimu, wahai Abu Bakr". Beliau mengucapkan kalimat ini 
tiga kali. Kemudian 'Umar menyesal lalu mendatangi kediaman Abu Bakr dan bertanya: 
"Apakah ada Abu Bakr?". Orang-orang menjawab: "Tidak ada". Kemudian 'Umar menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang kedatangannya ini membuat wajah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam nampak marah namun ketegangan itu berhenti karena kedatangan Abu bakr 
yang langsung duduk bersimpuh pada lutut beliau seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku 
sudah berbuat aniaya dua kali". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian namun kalian mengatakan: "Kamu 


pendusta" sedangkan Abu Bakr berkata: "Dia orang yang jujur" dan dia berjuang 
mengorbankan dirinya dan hartanya. Apakah kalian akan meninggalkan kepadaku 
sahabatku?"-Beliau ulang dua kali--. Maka sejak saat itu Abu Bakr tidak disakiti lagi. 


4 - 22 Ao ر ار‎ aé KS ر ار‎ 
GAWE Ya MESSAGE قا‎ ELANG, حدشتاعبّدا زيز‎ Aah aa 

AN‏ 3 ع نابي 
pae‏ عمدو J P SAEF NG nenen jaya 25 ANG‏ 


KAN PAN فيزن‎ < A Tagana, KE 


REA itii ANG JE Na هام‎ aan 


ا 


TE: فعدر‎ RINA 


3389. Telah bercerita kepada kami Mu'allaa bin Asad telah bercerita kepada kami 'Abdul 
'Aziz bin Al Mukhtar yang berkata, bahwa Khalid Al Hadzdza' telah bercerita kepada kami, 
dari Abu 'Utsman berkata, telah bercerita kepadaku 'Amru bin Al 'Ash radliallahu 'anhu 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnya beserta rombongan pasukan Dzatus 
Sulasil. Lalu aku ('Amru) bertanya kepada beliau: "Siapakah manusia yang paling baginda 
cintai? '. Beliau menjawab: "Aisyah". Aku katakan: "Kalau dari kalangan laki-laki?". Beliau 
menjawab: "Bapaknya". Aku tanyakan lagi: "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab: 
"Umar bin Al Khaththab". Selanjutnya beliau menyebutkan beberapa orang laki-laki". 


PANA 
و دسم‎ 


KISI 2 3203 Iya Dare we san au SA مرا‎ GUA ME 


pan 


aeta ag بَيَتَمَارَا‎ A Iisa , KE ول ار‎ KAA BELA رَكَرَضِيَ‎ 3 
sag يو ميس هارا‎ LAI hagi عِي‎ | a SAN 


>> « س 


LK AN JEJAK AN SA ale JASA AA RENA beta 
KA ng SA A sa aké الل‎ Jo NG SN Gad EN nn 
tat NAN ALI 32125 


3390. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf 
bahwa Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ketika seorang pengembala sedang bersama kambing-kambing 
gembalaannya tiba-tiba datang seekor serigala lalu menerkam satu ekor kambing tersebut. 
Kemudian pengembala mencarinya lalu dia dihampiri oleh serigala itu dan serigala itu 
berbicara, "Siapa yang menjaga kambing tersebut pada hari berburu, ketika tidak ada yang 
mengembalakannya kecuali aku?. Dan ada pula seseorang yang sedang menggiring sapi 
betina lalu ketika ditungganginya (membawa beban yang banyak) sapi tersebut menoleh dan 
berbicara kepadanya. Kata sapi itu: "Aku diciptakan bukan untuk ini, tapi aku diciptakan 
untuk membantu pengelolaan sawah ladang". Lalu orang-orang berkata: "Maha suci Allah". 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, aku beriman tentang kejadian itu, 
begitu juga Abu Bakar dan 'Umar radliallahu 'anhu"'. 


2 1172 RA 


PEP PNS ANA SAI Es,» ES A ia 
Eé h fisie قَلِيب‎ SI RU PAR AY NGABA JH SELAI 
2 َف‎ BESI Fai 


4 


PA 
BES) يقو‎ 


z 


azo BASA ALA aae ga PING Gé َر‎ 
OÉ Fika َر‎ BA PENA PIL 


bata É 


3391. Telah bercerita kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari 
Yunus dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Al Musayyab, dia 
mendengar Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ketika aku sedang tidur, aku (bermimpi) melihat diriku ada di samping 
sebuah sumur yang memiliki timba lalu aku mengambil air dengan timba itu sesuai kehendak 
Allah. Kemudian timba itu diambil oleh Ibnu Abu Ouhafah lalu dia menimba sebanyak satu 
atau dua timba air dan pada tarikannya itu ada kelemahan dan Allah telah mengampuni 
kelemahannya itu. Kemudian timba itu menjadi besar alu diambil oleh Ibnu Al Khaththab. 
Sungguh aku belum pernah melihat di tengah-tengah manusia ada sesuatu yang begitu luar 
biasa yang dilakukan oleh seseorang kemudian dia membagi-bagikan kepada manusia 
seperti yang dilakukan oleh 'Umar sehingga manusia menjadi puas". 


Gan sá r up قا‎ Ae nyaa 


SPAN رسو لاله صل‎ Nasa خي إِلاأَنَأكَعَاهَدَدَلِكَ‎ sg EINA 15 KA AMSAR 


s 


ر 


JB | AA ANAKÉ SA NA SAKALA ا‎ SANA 


3392. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim bin Abdullah dari 
Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena kesombongan maka Allah tidak akan 
melihat kepadanya pada hari qiyamat". Kemudian Abu Bakr berkata; "Sesungguhnya sebelah 
dari pakaianku terjulur kecuali bila aku memeganginya (mengangkatnya) ". Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sesungguhnya kamu melakukan itu bukan bermaksud 
sombong". Musa berkata; Aku bertanya kepada Salim; "Apakah Abdullah menyebutkan; 
"Siapa yang menjulurkan sarungnya? (pakaian bagian bawah). Salim berkata; "Aku tidak 
pernah mendengar dia berkata kecuali menyebut pakaian". 


A ME 


ii NE gi ME Ng 


PE A Asea pi 


A Aida BEN AN‏ مون اضياو سيل ل 


2 A 


áá قال‎ 


2 


AAN Ina AN IM َمَنَكَانَمِنَ‎ ge PEDAS ER يَعَنِى‎ Fla 133 
من باب الصَّدَكَدَوَمَنَ گان‎ BAN Ja P كعد كل نمو‎ 
D الصَيَّاموَبَابٍ الرَيَّانِقَقَالَأبُوبَكْرِمَاعَلَ هَدَاالَنِي يُدَعَى‎ a 


EA 


SEN الال كم وار جو‎ ANU Ya مر وة وال يى‎ AN 
KN 


3393. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah bercerita kepada kami Syu'aib dari Az 
Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf bahwa Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda:: "Barangsiapa yang menginfagkan dua jenis (berpasangan) dari hartanya di jalan 
Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga: (lalu dikatakan kepadanya): "Wahai 
Abdullah, inilah kebaikan (dari apa yang kamu amalkan). Maka barangsiapa dari kalangan 
ahlu shalat dia akan dipanggil dari pintu shalat, dan barangsiapa dari kalangan ahlu jihad dia 
akan dipanggil dari pintu jihad, dan barangsiapa dari kalangan ahlu shadagah dia akan 
dipanggil dari pintu shodagah, dan barangsiapa dari kalangan ahlu shiyam (puasa) dia akan 
dipanggil dari pintu ar-Rayyan ". Lantas Abu Bakr bertanya: "Jika seseorang dipanggil dari 
satu pintu dari pintu-pintu yang ada, itu sebuah kepastian!". Dia bertanya lagi: "Dan apakah 
mungkin setiap orang akan dipanggil dari pintu-pintu itu semuanya?". Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab, "Benar, dan aku berharap kamu termasuk diantara mereka, 
wahai Abu Bakr". 


KN gu PARA EA NA yaa MAHA SAN Unang 13 Ines SAS 
Solide لد‎ ANA NI gasak Je NEH | عَنْعَايِشََرَضِيَ‎ 
A P 


PENN KISAS UA Aa IE JET Sa 


و 


SE ANGEL EA AN) وَكَالَعْمَْوَاهمَ گان َف فس ي‎ M3 
A 


A 


Da SN ففف غ ر شولا لالدو سم قله قال با ي‎ S PARA KE 


A 0 A 
A 


Sana SA Pa اذيك‎ Na Pe sa ES 
الل‎ PANAS وَقَالَأَلامَنَ‎ ask A NS کک‎ 


A 
0 


sa PEE -PEAKS NEZ 2A «KU7 2 ےا‎ LEDE 5 4 
و‎ 


3 
N 
1 
Cn 
Gx 
3 
Aa 
اما‎ 
2 
2 


KANG ¢ 


ُو َال 5ماش محم لارو 5369 Na‏ تول قبع 
MNS (GS GENE naa Kan E ME‏ 
ee‏ رقاو PRA UE AA sad Ga BAN agan‏ بني PAJAK EA‏ وَمِنَكُمْ 


P 


[4 


NGANG ab ANK AN دي لكان‎ Sea 


A 


A 


GEA ME SEA an, AKA as KA 7 S ai‏ شي تأ 


1r, 3. 4 


KIA NANG NK E NAN ARA SES Se aa 
Far PAN Kra مئڪ م امي‎ A EIA KAN AA 
AAA Tan PAMA LA, Beng SANA 


“ 3G 


AA Goa ARA Ga sale? Baya SEN EN EA gga BETUL 
NS ea Sa عمر که الو قال‎ NGGE ian e 2563 


A 
A 


4 
a A 


Aga 23 ARE IN DN gn ag E قاسم‎ AS TAH gel ME 
Mild tra pekat tya له‎ EN Ku 


م ر اس A‏ 


SEN SEA gas A a 


Ir‏ سه 


1 2 ا3‎ o MPd 2, 29 At 7 TINGGI 2 
و‎ anta يلون [وَمَامْحَمَّدٌ‎ NE AG 
ia SÁN 


3394. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin Abdullah telah bercerita kepada kami Sulaiman 
bin Bilal dari Hisyam bin 'Urwah berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwan bin Az Zubair 
dari 'Aisyah radliallahu 'anhu, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakr sedang berada di Sunuh". Isma'il 
berkata: "Yakni sebuah perkampungan 'Aliyah, Madinah". Maka 'Umar tampil berdiri sambil 
berkata: 'Demi Allah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah meninggal". 'Aisyah 
radliallahu 'anhu berkata, Selanjutnya "Umar berkata, "Tidak ada perasaan pada diriku 
melainkan itu. Dan pasti Allah akan membangkitkan beliau dan siapa yang mengatakannya 
(bahwa beliau telah meninggal dunia), pasti Allah memotong tangan dan kaki mereka". Lalu 
Abu Bakr datang kemudian menyingkap penutup (yang menutupi) jasad Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan menutupnya kembali. Abu Bakr berkata: "Demi bapak ibuku, 
sungguh baik hidupmu dan ketika matimu. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
sungguh Allah tidak akan memberikan baginda merasakan dua kematian selamanya". 
Kemudian dia keluar dan berkata; "Wahai kaum yang sudah bersumpah setia, tenanglah". 
Ketika Abu Bakr berbicara, 'Umar duduk. Abu Bakr memuji Allah dan mensucikan-Nya lalu 
berkata, "Barangsiapa yang menyembah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, 
sesungguhnya Muhammad sekarang sudah mati, dan siapa yanng menyembah Allah, 
sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Hidup selamanya tidak akan mati". Lalu dia 
membacakan firman Allah Os az-Zumar ayat 30 yang artinya: ("Sesungguhnya kamu akan 
mati dan mereka pun akan mati") dan OS Alu 'Imran ayat 144 yang artinya: ("Muhammad itu 
tidak lain kecuali hanyalah seorang Rasul sebagaimana telah berlalu Rasul-rasul sebelum dia. 
Apakah bila dia mati atau terbunuh kalian akan berbalik ke belakang (murtad). Barangsiapa 
yang berbalik ke belakang, maka sekali-kali dia tidak akan dapat mendatangkan madlarat 


kepada Allah sedikitpun dan kelak Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang 
bersyukur"). Perawi ('Amru) berkata: "Maka orang-orang menangis tersedu-sedu. Perawi 
berkata lagi; "Kemudian kaum Anshar berkumpul menemui Sa'ad bin 'Ubadah di tenda Bani 
Sa'adah lalu mereka berkata, "Dari pihak kami ada pemimpinnya begitu juga dari pihak 
kalian (Muhajirin) ada pemimpinnya". Lalu Abu Bakr dan 'Umar bin Al Khaththab serta Abu 
'Ubaidah bin Al Jarah mendatangi mereka. 'Umar memulai bicara namun Abu Bakr 
menenangkannya. Sebelumnya 'Umar berkata, "Sungguh aku tidak bermaksud hal seperti 
itu. Hanya saja aku telah mempersiapkan pembicaraan yang membuatku kagum namun aku 
khawatir jika tidak disampaikan oleh Abu Bakr. Kemudian Abu Bakr mulai berbicara dengan 
perkataan-perkataan yang menunjukkan pembicaraan manusia bijak. Dia berkata dalam 
bagian pembicaraannya itu: "Kami (Muhajirin) adalah pemimpin sedangkan kalian adalah 
para menterinya". Spontan Hubab bin Al Mundzir berkata: "Tidak, demi Allah, kami tidak 
mau seperti itu. Tapi kami mempunyai pemimpin dan kalianpun mempunyai pemimpin 
tersendiri". Abu Bakr menjawab: "Tidak. Tapi kami adalah pemimpin sedangkan kalian para 
menterinya. Para Muhajirin adalah orang Arab yang tempat tinggalnya paling tengah dan 
keturunan Arab yang paling murni. Untuk itu berbai'atlah (berjanji setia) kepada 'Umar atau 
Abu 'Ubaidah bin Al Jarah". Maka 'Umar berkata; "Tidak begitu. Sebaliknya kami yang 
berbai'at kepadamu. Karena, sungguh kamu adalah penghulu kami, orang terbaik kami dan 
orang yang paling dicintai Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam". Lalu 'Umar memegang 
tangan Abu Bakr lalu berbai'at kepadanya dan kemudian diikuti oleh orang banyak. Ada 
seseorang yang berkata: "Kalian telah membinasakan Sa'ad bin '"Ubadah"."Umar segera 
membalas, "Semoga Allah membinasakannya". Dan Abdullah bin Salam berkata, dari Az 
Zubaidiy telah berkata Abdurrahman bin Al Qasim telah mengabarkan kepadaku Al Qasim 
bahwa 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membuka 
matanya ke atas sambil berkata: "Menuju Kekasih yang Maha Tinggi", sebanyak tiga kali. Lalu 
dia menceritakan hadits selengkapnya lalu berkata; "Tidak ada satupun dari khuthbah 
keduanya melainkan Allah telah memberikan manfaat dengan khuthbah itu, 'Umar telah 
membuat takut orang-orang dengan kemungkinan timbulnya di tengah mereka sifat nifaq, 
lalu Allah mengembalikkan mereka (untuk istiqamah menjaga persatuan) lewat khuthbahnya 
'Umar tersebut. Sedangkan Abu Bakr telah menunjukkan kematangan pandangannya untuk 
membawa manusia di atas petunjuk dan dia sebagai orang yang paling tahu tentang 
kebenaran yang ada pada mereka, dia keluar sambil membacakan ayat OS Alu 'Imran ayat 
144 tadi ("Muhammad itu tidak lain kecuali hanyalah seorang Rasul sebagaimana telah 
berlalu Rasul-rasul sebelum dia...). hingga akhir ayat (...orang-orang yang bersyukur"). 


Perai 1s IA Anya a ia SA an As خاد واد‎ 


Z 


و 


ANA بوكر‎ NS SA AA ANG Sebang 
َالْمُسَلِمِينَ‎ tya JANGGEL BILA ss ANE عو‎ 


3395. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan telah bercerita kepada kami Jami' bin Abu Rasyid telah bercerita kepada kami Abu 
Ya'laa dari Muhammad bin Al Hanafiyyah berkata; Aku bertanya kepada bapakku (yaitu, 'Ali 
bin Abu Thalib): "Siapakah manusia paling baik setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam?". Bapakku menjawab, "Abu Bakr". Aku bertanya lagi:: "Kemudian siapa?". Dia 
menjawab, "'Umar". Aku khawatir bila dia mengatakan 'Utsman". Kemudian aku tanya, 


"Kemudian kamu?". Dia berkata: "Aku ini tidak lain hanyalah seorang laki-laki biasa dari 
kaum Muslimin". 


2272 272 7 


& 4 2 و‎ 0 ZU و 2 د‎ 2 ana 90 
CA عَنَأَبِيهعَنَ عَايِشْةَرَضِي‎ A LE ME da AS SS 


SA HM ES), Ato MAN an peka ANA الو صل‎ Aa AA SG 

ap رم در أه‎ SnAg- BRN TB IN a اموس ام‎ TA DA 42 As 1 
Na per) Gara DUS Saal pé gka سول الله صلی الله عَلَيَهوَ‎ See عفدل‎ dat as 
2 5 9 eo 2 2 رم و‎ ata AN L - WA A e 5 Pa مأو‎ 5 
DI gan gp AAA EL class PIN JS الاس أَبا بكر‎ A a 
BEAN YAN 53 بكر‎ NASA AI 5 ha مَعَهُوَلَيَسُواعَلَ‎ asal as 


KASI a un asa 


4 


HA ANANE ARAK SN ALE UN ASA اء و يس‎ 
KALA SAN s eih ka AE SA 2 AKAN من الحو ك‎ A 


A A ور‎ 


A. LA ya 1 
Si د لاا م يي م ر‎ po LAKI 3 88 GAR 1-7 ی لامو کے‎ a P 
Ta 
و‎ 2 2 34 pa و‎ A 1 و‎ 9 72 - Pa < 2, A A Z, 
SANGA BANI IN na NGA ba ab ENG بر کت ڪم يا آلا ي بكر‎ 
-r Pai Z .. 


3396. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id dari Malik dari Abdurrahman bin Al 
Qasim dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu "anhu bahwa dia berkata, "Kami keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan yang dilakukannya. 
Hingga ketika kami sampai di Baida' atau di tempat pasukan berkumpul, aku kehilangan 
kalungku. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mencarinya bersama orang-orang dari 
pasukan. Sedangkan mereka tidak berada di dekat mata air dan mereka juga tidak memiliki 
air. Maka sebagian orang mendatangi Abu Bakar Ash-Shidig radliallahu 'anhu seraya berkata, 
"Tidakkah kamu perhatikan apa yang telah diperbuat oleh 'Aisyah?. Dia telah membuat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan orang-orang menjadi sibuk padahal mereka tidak 
berada dekat air dan mereka juga tidak memiliki air. Maka Abu Bakar Ash-Shidig radliallahu 
'anhu datang sedang saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang berbaring 
menyandarkan kepalanya di pahaku telah tertidur. Dia berkata: "Kamu telah menahan 
(menyusahkan) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan orang banyak sedangkan mereka 
tidak sedang berada dekat air dan mereka juga tidak mempunyai air. 'Aisyah radliallahu 
'anhu berkata: "Maka Abu Bakar Ash-Shidig radliallahu "anhu mencelaku dan berkata 
sesukanya atas kehendak Allah apa yang bisa diucapkannya, lalu dia menusuk pinggangku 
dengan (jari) tangannya. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi aku untuk bergerak 
(karena tusukannya) kecuali aku menyadari posisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
yang sedang berbaring pada pahaku. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terus tertidur 
hingga pagi hari tanpa ada air. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat tayamum. Maka 
semua orang bertayamum. Berkata Usaid bin Al Hudlair, "Kejadian tadi adalah awal dari 
kebarakahannya keluarga kalian, wahai Abu Bakar. 'Aisyah radliallahu 'anhu berkata, 
"Kemudian unta yang aku tunggangi berdiri yang ternyata kami temukan kalungku berada 
dibawahnya". 


GEN dan ELISA BELA REM ERA SAMA GA Jk SS 


A 


Ws KAN AAA Pa JA PERAK PAN AT án APA NA KE ضِي‎ 7 

E aab Ep nara KNA A‏ لقف لخر قر كاوق Ka‏ كناو رتكا عر الع 
Telah bercerita kepada kami Adam bin Abu Iyas telah bercerita kepada kami Syu'bah‏ .3397 
dari Al A'masy berkata, aku mendengar Dzakwan bercerita dari Abu Sa'id Al Khudriy‏ 
radliallahu 'anhu yang berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian‏ 
mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian menginfagkan emas‏ 
sebanyak bukit uhud, tidak akan ada yang menyamai satu timbangan (pahala) seorangpun‏ 
dari mereka, juga tidak akan sampai setengahnya". Hadits ini diikuti pula oleh Jarir, Abdullah‏ 


bin Daud, Abu Mu'awiyah dan Muhadlir dari Al A'masy. 


NEA Cena‏ دنمس i LA Pa‏ 253 ا كرا ايفان an‏ يك بن أبي تمر 


ANE SE SAS BENANG Nora عَنّ سَعيد‎ 
Be A A ya 332 لول کو‎ AA 
tlh َكَل يقرأ‎ SA III 


A 227% G 


BEN EA SA ka ga EN AAN gas ah Pan ALASAN Ke 


pt و‎ A 54 0 w 1 2 1 
Fa AANG JANGAN Sel un رس‎ Sea 


و ر r‏ 


KAN AN Ke LISA‏ کو Ye‏ ابَرَسُو لاله صل الله yang yura‏ الْيَوَمَفجَاءَأَبُو 


r 


a PALA رلك‎ a بكر ر‎ Aao ES 
sihe فلتلا يکر ا‎ BELLA si PENGAMEN مَك‎ Eh بك‎ 
0 ع‎ ú eá SA فخلا بو کر‎ SESI EL sigelas 


4م 


KANA Sit sê REE AMG gizi NAA AKA NYUANG 
KAKA TA A 


á» Abeo AGN AA SS ass 33 AS ES E 


ر ا 


SEA IA سول‎ Sd رِسَلِكَ م‎ a SALA e 
SIA YA s Mega AK Sts bad PA ae 
ala sai NY فَجَلَّسمَعَرَسُو‎ j ágas SENAI AA 
14 aa 74 


abas | فَجَلَسَتُ فَقَلَثُ! دير دال بفلان خير‎ Ea م ر جه‎ Aigas ds SE ANG 


2 


SS UK JALAN ETEA‏ فال رولا 


Las) 
"a 


5 تل ادلو‎ te LAIN SAB IA خم‎ Aa sar 


2r 27 ل‎ 


LE tin dee bait SENAI‏ جَاهَهُ 


7008 


25 BP AAA Sana NGANA WA a AN Sean 


3398. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Miskin Abu Al Hasan telah bercerita 
kepada kami Yahya bin Hassan telah bercerita kepada kami Sulaiman dari Syarik bin Abu 
Namir dari Sa'id bin Al Musayyab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Musa Al 
Asy'ariy bahwa dia berwudlu' di rumahnya lalu keluar. (Lalu dia bercerita); Aku berkata; 'Aku 
akan mendampingi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan bersamanya hari ini". Dia 
berkata; "Maka dia menuju masjid lalu bertanya tentang keberadaan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Orang-orang menjawab; "Beliau keluar dan menuju ke arah sana". Maka aku 
keluar menelusuri bekas jejak beliau mencari keberadaannya hingga (aku lihat) beliau 
memasuki sebuah sumur Aris (di suatu ladang pusat kota Madinah). Aku duduk di samping 
pintu yang terbuat dari pelepah kurma hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menyelesaikan keperluannya kemudian berwudlu'. Aku segera menghampiri beliau yang 
ternyata beliau sedang duduk dekat sumur Aris tersebut dan berada di tengah-tengah tepi 
sumur tersebut. Beliau menyingkap (pakaiannya) hingga kedua betisnya dan mengulurkan 
kedua kakinya ke dalam sumur. Aku memberi salam kepada beliau lalu berpaling dan 
kembali duduk di samping pintu. Aku berkata; "Sungguh aku menjadi penjaga Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada hari ini". Kemudian Abu Bakr datang dan mengetuk pintu. 
Aku tanya; "Siapakah ini?. Dia berkata; "Abu Bakr". Aku katakan; "Tunggu sebentar". 
Kemudian aku menemui (beliau shallallahu 'alaihi wasallam) lalu aku katakan; "Wahai 
Rasulullah, ada Abu Bakr minta izin masuk". Beliau berkata; "izinkan dia masuk dan 
sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga". Aku kembali lalu aku katakan kepada 
Abu Bakr; "Masuklah, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menyampaikan kabar 
gembira kepadamu dengan surga". Maka Abu Bakr masuk lalu duduk di samping kanan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tepi sumur kemudian menjulurkan kedua 
kakinya ke dalam sumur sebagaimana yang dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
mengangkat pakaiannya setinggi kedua betisnya. Kemudian aku kembali dan duduk. Aku 
telah meninggalkan saudaraku berwudlu' dan menyusulku. Aku berkata; "Seandainya Allah 
menghendaki kebaikan bagi seseorang, - yang dia maksud saudaranya, - pasti Allah 
memberinya". Tiba-tiba ada orang yang menggerak-gerakkan pintu, aku bertanya; "Siapakah 
ini?". Oang itu menjawab; "Aku 'Umar bin Al Khaththab". Aku katakan; "Tunggu sebentar". 
Kemudian aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memberi salam kepada 
beliau lalu aku katakan; "Wahai Rasulullah, ada 'Umar bin Al Khaththab minta izin masuk". 
Beliau berkata; "izinkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga". 
Maka aku temui lalu aku katakan; "Masuklah, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
telah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan surga". Maka 'Umar masuk lalu 
duduk di samping kiri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada tepi sumur kemudian 
menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Kemudian aku kembali dan duduk. Aku berkata; 
"Seandainya Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, pasti Allah memberinya". Tiba-tiba 
ada lagi orang yang menggerak-gerakkan pintu, aku bertanya; "Siapakah ini?". Oang itu 
menjawab; "Utsman bin 'Affan". Aku katakan; "Tunggu sebentar". Kemudian aku menemui 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku kabarkan kepada beliau, maka beliau berkata: 
"izinkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga, dengan berbagai 
cobaan yang menimpanya". Maka aku menemuinya lalu aku katakan kepadanya: "Masuklah, 
dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menyampaikan kabar gembira kepadamu 
dengan surga, sekaligus berbagai cobaan yang menimpamu". Maka 'Utsman masuk namun 
dia dapatkan tepi sumur telah penuh. Akhirnya dia duduk di hadapan beliau dari sisi yang 
lain". Berkata Syarik bin Abdullah, berkata Sa'id bin Al Musayyab, "Aku tafsirkan posisi duduk 
mereka bertiga sebagai posisi kuburan mereka sedangkan kuburan 'Utsman terpisah dari 
mereka". 


Ara Ku Be ka memakan Gg KANG NENG 

Gie 2 2 pd 2 Z An PE A 
Buta asi KA Sa SE Aap ala yaa desa 
Pes 


3399. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Yahya 
dari Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bin Malik radliallahu 'anhu bercerita kepada mereeka 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mewndaki bukit Uhud, diikuti oleh Abu Bakr, 'Umar 
dan 'Utsman. Lalu gunung Uhud itu bergetar, maka beliau bersabda: "Tenanglah wahai 
Uhud, karena di atasmu sekarang ada Nabi, Asshiddiq (orang yang jujur, maksudnya Abu 
Bakar) dan dua orang (yang akan mati) syahid". 


Per sÁ é BA AHER SAE a Kana AAN is 
KAA A وسم مااع بعر‎ SAN ANAK رَضِيَ‎ 


A Le er 


2 IA dai sana Kasa AN PG PPA وغم ر کا ایر بكر‎ 


Z 


PA SA NYA EN BU Png NE Salat És 
2214A h 2 a A: ne TA AS 1 ل‎ DA 2 A 
EEE LANES ر و‎ FI sis Ja BEKAM قال وهب‎ laa صرب الاس‎ 


3400. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Sa'id Abu Abdullah telah bercerita kepada kami 
Wahb bin Jarir telah bercerita kepada kami Shakhr dari Nafi' bahwa Abdullah bin "Umar 
radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Ketika aku 
sedang berada di dekat sumur saat aku melepaskan sarungku, Abu Bakr dan 'Umar datang 
menemuiku. Lalu Abu Bakr mengambil (air) dengan satu atau dua timba dan pada tarikannya 
itu ada kelemahan dan Allah mengampuninya. Kemudian Ibnu Al Khaththab mengambil 
timba itu dari tangan Abu Bakr sehingga dapat mengambil air yang banyak. Aku belum 
pernah melihat di kalangan manusia ada orang yang berbuat saperti apa yang diperbuat oleh 
'Umar hingga manusia menjadi puas karenanya". Wahb berkata: Al'Athan adalah tempat 
menderum unta". Dia berkata, "Hingga unta-unta dapat minum dengan puas dan 
beristirahat". 


a i iiaii اوا مر ب‎ MASA S3 


AL 3 AN 32 3 isa IE NAN N AJ 
AANS اريم‎ nana صر‎ AKA MAA 


A Pa 


PASEK jangka ANE صل‎ NG gan EL UN كني‎ e 


KP KIH 3‏ ر azia, LA‏ ر D‏ ر A STZ LA‏ 
لظ ل اي IA‏ كنتلا ر جو أن يَجَعَلْكَاللَّهُ 


A A 


z 
و‎ Ar KANG An 
gk علس‎ ea 


3401. Telah bercerita kepadaku Al Walid bin Shalih telah bercerita kepada kami 'Isa bin 
Yunus telah bercerita kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu Al Husain Al Makkiy dari Ibnu Abu 
Mulaikah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Ketika aku berada di tengah-tengah 
kaum (Muslimin), ternyata mereka sedang mendo'akan 'Umar bin Al Kthaththab, saat 
jasadnya sudah diletakkan di atas tempat tidurnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari 
belakangku yang meletakkan siku lengannya pada bahuku seraya berkata, "Semoga Allah 
merahmatimu. Sungguh aku berharap Allah akan menjadikan kamu bersama kedua 
shahabatmu (Abu Bakar dan Umar) dikarenakan aku sering mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Aku bersama Abu Bakr dan 'Umar. Aku, Abu Bakr dan 'Umar 
mengerjakan sesuatu dan Aku, Abu Bakr dan 'Umar berangkat (bepergian) ". Maka, sungguh 
aku berharap Allah menjadikan kamu bersama keduanya (di pemakaman). Kemudian aku 
menoleh, ternyata orang itu adalah "Ali bin Abu Thalib ". 


A 2 ر م 7 2 ر ر‎ 
Ian Na ng an 

2 ور و وه 23 AT ANG‏ 2 وا “Ne |2 2 LA‏ 2 0 
نو انر او عن عرب ال رکو IN‏ عبد ارب نر و سأر ماص الم“ NA‏ 


Ia ميه وسم وهو‎ AN babi Giat Ea la sala Ade 


Kh Pata Bg Besi fo بک‎ SAE AAS agak KANE 
من رڪم‎ IL الَو قد جا ء کم‎ IA) 


3402. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Yazid Al Kufiy telah bercerita kepada kami Al 
Walid dari Al Awza'iy dari Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Ibrahim dari 'Urwah bin 
Az Zubair berkata; Aku bertanya kepada 'Abdullah bin 'Amru tentang perbuatan yang paling 
keras yang dilakukan kaum Musyrikin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 
dia menjawab; "Aku pernah melihat 'Uqbah bin Abu Mu'ith mendatangi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam saat beliau sedang shalat lalu dia meletakkan selendangnya pada leher 
beliau lalu dia menariknya dengan sekuat-kuatnya. Kemudian Abu Bakr datang lalu 
melepaskan selendang tersebut dari leher beliau seraya berkata dengan mengutip firman 
Allah dalam OS Ghafir ayat 28 yang arinya: ("Apakah kalian akan membunuh seseorang 
karena dia mengatakan Rabbku Allah?. Sungguh dia telah datang dengan membawa 
keterangan-keterangan yang jelas dari Rabb kalian"). 


Bab: Pekerti Umar bin Khaththab 


ر ر ر 3 وم 5 A Pd 2 R‏ ر ار و ? Pd Ta‏ 
حَدَتْتَاحَجَا ISA Jap‏ يز SEN AA AN‏ عن جاب ر بن 


BAR kasa IL NE Ka A sala SAE صل‎ BANJAR AN اهرضي‎ AÉ 


a mala SEN SIN KA NSA SA A NAD SAN 


A 


BIA lgi e KS Soal At ANG JS 


A 


3403. Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Minhal telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz 
bin Al Majisyun telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 
'Abdullah RAa berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku bermimpi memasuki 
surga. Disana aku bertemu seorang wanita yang bertahi mata, yaitu istri dari Abu Thalhah 
lalu aku mendengar suara langkah sandal. Aku bertanya; "Siapakah dia?". Dia menjawab; 
"Dia adalah Bilal". Kemudian aku melihat istana yang di halamannya ada seorang sahaya 
wanita. Aku bertanya: "Untuk siapakah istana itu?". Dia menjawab; "Untuk 'Umar". Semula 
aku ingin masuk ke dalam istana itu untuk melihat-lihat namun aku teringat 
kecemburuanmu". Maka 'Umar berkata: "Demi bapak dan ibuku, wahai Rasulullah, apakah 
aku boleh cemburu kepadamu?". 


A شع وعدم‎ P 3 Pe TP رمع‎ ANG (NN ع و‎ Ba 2 era, 
AIA شاب قالخ‎ sa بنا يمر اخ‎ da NS 
KI a NYARI كعد رولا صلا‎ SETEL 233 3 TAN NG NG LAI 


PA 
Z Wi 2 و‎ A 


SAS | ANGGANG AS 5&6 


P 


KATA 


SSB AN GA SA JANG 
ANG ga NE NENGA A SB AE AÉ 


3404. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami Al 
Laits berkata, telah bercerita kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah Radhiyalahu'anhu berkata; Ketika kami 
sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ketika tidur, aku 
bermimpi diriku berada didalam surga, disana ada seorang wanita yang sedang berwudlu' di 
samping istana. Aku bertanya: "Untuk siapakah istana itu?". Mereka menjawab, "Untuk 
'Umar". Namun aku teringat kecemburuanmu, maka aku berpaling". Seketika 'Umar 
menangis dan berkata: "Apakah patut aku cemburu kepadamu, wahai Rasulullah?". 


JBL MEA 2: PERAI الكو‎ Jak PALANG AA SS 


A 


- Z 4 25 


PIN is AAN e SA ak PAI 
Ani ga Ne 
إلى الرّيّ يجري في طف ي أو‎ SI 


١ 
E 
CX 
Gin 
ÈS 
KAN 
سے‎ 
5 
عا‎ 
AN 
N 
1 
AN 
o) 
6 
MX 
G 
NG 
Sa 
G: 
الس‎ 


3405. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin ash-Shalti Abu Ja'far Al Kufiy telah bercerita 
kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Yunus dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Hamzah dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Ketika tidur, aku bermimpi meminum (segelas) susu hingga aku dapat melihat aliran air dari 
kukuku (dengan bentul tunggal) atau kuku-kukuku (dengan bentuk jamak), kemudian aku 
berikan (sisanya kepada) 'Umar". Orang-orang bertanya; "Apa maknanya (susu tersebut)?. 
Beliau menjawab: "Ilmu". 


واس و رودم ALA Ga‏ ا عو a”‏ و 
SEN SIS A SAS AD Sa see AAN‏ و 


7 7 d 


G 


A سن سم‎ Pd Pa PA 
(EN مَكَالَأرِيثُف‎ 2 AN UN رضي‎ AE GANG ane de 
AN AIA pena SE ڏو اا دنو بين در‎ F3 FF PA 0 Asa 


2 


PEKA عَبَكَرِيّايَفِْي‎ EA BE AE ا‎ 
گن‎ SA هال رقي‎ SUNAN SIGN عتا‎ KAA 


3406. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Numair telah bercerita 
kepada kami Muhammad bin Bisyir telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah berkata, telah 
bercerita kepadaku Abu Bakr bin Salim dari Salim dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dalam tidurku, aku bermimpi 
menarik timba (mengambuil air) untuk memberi minum unta dari suatu sumur. Kemudian 
Abu Bakr datang lalu menarik (mengambil air) satu atau dua timba dan pada tarikannya itu 
ada kelemahan dan Allah mengampuninya. Kemudian 'Umar bin Al Khaththab datang lalu 
mengambil timba tersebut sehingga dapat mengambil air yang banyak. Aku belum pernah 
melihat di kalangan manusia ada orang yang berbuat saperti apa yang diperbuat olehnya lalu 
memberi minum unta-unta hingga manusia menjadi puas karenanya". Ibnu Jubair berkata; Al 
'Abgariy artinya ladang luas yang indah". Yahya berkata az-Zaraabiyyu artinya permadani- 
permadani yang bersabut halus pada permukaannya yang (mabtsuutsah) terhampar sangat 
banyak. Dalam firman Allah Ta'ala OS Al Ghasyiyah ayat 16. 


JA ME EU أي ڪن‎ EGA Ati. ane Ss 76% SAAL sed 


در سم 
و 


Sa pa US كال ححَدَكْنِي‎ AA دالا ا‎ 
AA AE NIA RN MSN GE DH 
bahita gps AP AS IR ALE تور‎ PEN bas 33 
SMA کک وا‎ PUN KN 33 
Sab ea sad TN LEAN 253212 قَدَخَلَ‎ AA pal صل‎ ANG gan A6 الْحِجَاب‎ 
KUN a AAA صل‎ LAN حك الك يا رسو ل اله قال‎ JÁ 


pa 


عدي لما عنصو َك ابَتَدَرّنَالْحِجَاب NG‏ غم ENG ES‏ 


4 


ENG MENGAN da AAA JEN KERRE KE Ma 
áá ETETA WAN, بيده‎ 


3407. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Ya'qub bin 
Ibrahim berkata, telah bercerita kepadaku bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab telah 
mengabarkan kepadaku 'Abdul Hamid bahwa Muhammad bin Sa'ad mengabarkan 
kepadanya bahwa bapaknya berkata. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku 
'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu 
Syihab dari 'Abdul Hamid bin 'Abdur Rahman bin Zaid dari Muhammad bin Sa'ad bin Abu 
Waggash dari bapaknya berkata: 'Umar meminta izin masuk kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam saat ada wanita-wanita Ouraisy sedang berbin cang bersama Beliau dan 
berlama-lama berbicara hingga suara mereka terdengar lebih keras dari suara beliau. Ketika 
'Umar terdengar meminta izin, para wanita itu berdiri lalu pergi berlindung di balik tabir. 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengizinkannya Maka 'Umar masuk lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tertawa. 'Umar berkata: "Semoga Allah selalu membuat gigi 
baginda tertawa wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Aku heran dengan para wanita yang tadi 
bersamaku. Ketika mereka mendengar suaramu mereka langsung saja menghindar dan 
berlindung di balik tabir". 'Umar berkata, "Bagindalah, wahai Rasulullah, seharusnya yang 
lebih patut untuk disegani". Selanjutnya 'Umar berkata: "Wahai para wanita yang menjadi 
musuh bagi diri kalian sendiri, mengapa kalian segan (takut) kepadaku dan tidak tidak segan 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". Para wanita itu menjawab: "Ya, karena 
kamu lebih galak dan keras hati dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Kemudian 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan- 
Nya, tidak ada satu setanpun yang berjumpa denganmu pada suatu lorong melainkan dia 
akan mencari lorong lain selain lorong yang kamu lalui". 


r IM 


KANGA AN DAYAN EA A ANANA VE JANE ANAA KENEN CN Pa 


3408. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada 
kami Yahya dari Isma'il telah bercerita kepada kami Oais berkata, 'Abdullah bin Mas'ud 
berkata: "Kami senantiasa mulia sejak 'Umar masuk Islam". 


وء 2012 


ea NAN SEA AE das سعيد‎ 2 2 PENGEN IS 


MEN Serani وولا‎ 2 KÉNÉ, ae Ke 
Ja Ha Senada CS BEE RAL A 


77 0 G وور‎ 2 SEPANG 56 4 2 2 w 72 
Nahi Wak LS den : حر‎ IL AAN يَجَعَلَّكَ‎ IE YES 5) AWAN Ko 


3409. Telah bercerita kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah 
bercerita kepada kami 'Umar bin Sa'id dari Ibnu Abu Mulaikah bahwa dia mendengar Ibnu 
'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, "Setelah jasad "Umar diletakkan di atas tempat tidurnya, 
orang-orang datang berkumpul lalu mendo'akan dan menshalatinya sebelum diusung. Saat 
itu aku ada bersama orang banyak, dan tidaklah aku terkaget melainkan setelah ada orang 
yang meletakkan siku lengannya pada bahuku, yang ternyata dia adalah 'Ali bin Abu Thalib. 
Kemudian dia memohonkan rahmat bagi 'Umar dan berkata: "Sama sekali tidak engkau 
tinggalkan seorangpun yang lebih aku sukai agar Allah berikan pembalasan sesuai 
keistimewaan amalnya daripadamu." Dan demi Allah, sungguh aku yakin sekali bahwa Allah 
akan menjadikan kamu bersama kedua sahabatmu (Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
Abu Bakr) dikarenakan aku sering kali mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Aku berangkat (bepergian) bersama Abu Bakr dan 'Umar. Aku masuk bersama Abu Bakr dan 
'Umar. Aku keluar bersama Abu Bakr dan 'Umar". 


2 SA - 00 ر‎ 85 2 Pa - 

Ian SENA AK BEN AA يڙر يع‎ PA Was 
Pena = a a a ALS 351 32 
Aah وو‎ ANG 2 ب‎ AE EEP EA CA ر رر و‎ A PSS ر ور ہ‎ 
SALA pas gabig IA وَعْمَرْوَعَثَْمَانُفَرَ‎ A eka Sanga KPA Je 


gih; 
fie LENENG 
8 
PN يت‎ 


3410. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' 
telah bercerita kepada kami Sa'ad bin Abu 'Arubah. Dan diriwayatkan pula, Khalifah berkata 
kepadaku, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sawa' dan Kahmas bin Al Minhal 
keduanya berkata, telah bercerita kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik 
radliallahu "anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendaki bukit Uhud 
bersama Abu Bakr, 'Umar dan 'Utsman lalu bukit itu bergetar. Maka beliau menghentakkan 
kakinya seraya berkata; "Tenanglah Uhud, karena di atas kamu sekarang tidak lain kecuali 
Nabi, Shiddig (abu Bakar) dan dua orang (yang akan mati) syahid (Umar dan Usman) ". 


SA P 2 
= oks و‎ Zek GG a 


REIESE “laa rai NS اب‎ pa سُكَيّمَانَقال‎ ANA NAN 


0 0 LAMBA P. ورا‎ 

en 2 BIASA عو غيل أ يفني شت‎ ALA Jain Ha 

MEI ada BI SEA AAA A رَسُول الله صل العا‎ 
3411. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah bercerita kepadaku 
Ibnu Wahb berkata, telah bercerita kepadaku 'Umar, dia adalah Ibnu Muhammad bahwa 
Zaid bin Aslam bercerita kepadanya dari bapaknya berkata, Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma 
bertanya kepadaku tentang sebagian aktifitas yang biasa dilakukannya, maksudnya 'Umar 
radliallahu 'anhu, maka dia mengabarkan aku, katanya: "Tidak pernah aku melihat 
seorangpun setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang lebih bersungguh-sungguh 


dan lebih dermawan (dalam harta) hingga meninggal dunia daripada 'Umar bin Al 
Khaththab". 


NJL iE أذس رَضِي‎ bê 3 SAES iS 


A AN P مور ده‎ pa Penara PENA هورم ا ر‎ 7 
BILA GIE EN JI السَاعَدُكَالَوَمَادً أَعَدَدَتَ‎ HA ISA E ala AE Je 
AA Pn SS SEE AA IE ka PN ISA Ass 
Sian san Pe AG CG BIJB ES ELIA BNI ya ANA 


ERA در‎ AA ر کس‎ Ark و‎ kara 

PUS Jian JAE Bal SAI, Aaa K وَعْمَرَوَأَرَجُو‎ 
3412. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad 
bin Zaid dari Tsabit dari Anas radliallahu "anhu bahwa ada seseorang yang bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang hari giyamat. Katanya, "Kapan terjadinya hari 
giyamat?". Beliau balik bertanya kepada orang itu; "Apa y ang telah kami siapkanuntuk 
menghadaoinya?". Orfang itu menjawab, "Tidak ada. Kecuali, aku mencintai Allah dan Rasul- 
Nya shallallahu 'alaihi wasallam". Maka beliau berkata: "Kamu akan bersama orang yang 
kamu cintai". Anas berkata: "Kami belum pernah bergembira atas sesuatu seperti 
gembiranya kami dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu: "Kamu akan bersama 
orang yang kamu cintai". Selanjutnya Anas berkata: "Maka aku mencintai Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, Abu Bakr, 'Umar dan aku berharap dapat berkumpul bersama mereka 
disebabkan kecintaanku kepada mereka sekalipun aku tidak memiliki amal seperti amal 
mereka". 


TT em ى برک دنا بر‎ PAEA 
ANG pasangan AN iyaa Ba 3 NG A IPA og Put AAN NAGA JG IG 


AL 


payu D.‏ اورک IS LAN NAH 7 IMA en SA Sa‏ الل 


FENAN ANE EAEG 5 


LAN ga SAE عباس رضي‎ . t JG AAS Gala متي‎ ARL أنبياءَقان‎ 


3413. Telah ereen s kepada kami Yahya bin Qaza'ah telah bercerita kepada kami Ibrahim 
bin Sa'ad dari bapaknya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Radhiyalahu'anhu berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh telah ada pada setiap umat-umat 
sebelum kalian para muhaddits (orang-orang yang selalu berpandangan lurus/punya firasat 
tinggi) dan seandainya ada seseorang pada umatku ini tentu dia adalah 'Umar". Zakariya' bin 
Abu Za'idah menambahkan dari Sa'ad dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Radhiyalahu'anhu 
berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh telah ada pada orang-orang 
sebelum kalian dari kalangan Bani Isra'il mereka yang dianugerahkan pembicaraannya selalu 
benar padahal mereka bukanlah dari kalangan para Nabi. Dan seandainya ada pada umatku 
ini seorang dari mereka, maka tentu dia adalah 'Umar". Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
menjelaskan dengan redaksi: "Dari kalangan Nabi bukan muhaddats". 


AN 


Pa 5 E PA A 0 ر ر‎ 2 2 3 2 
PL dana AE ki Wae Was الله بن يو سف‎ A ARA 


Ww 
Pa Z Gi 


das SAN Je NG يقو لقال ر‎ kN نر وض‎ ARANG ندل‎ gi 
قال من‎ EN AG NGASEM E nak ع ف‎ NGE 


Ae AG 


Agya saka as AN uni ي ققال الاس‎ VEA مالسي يس‎ 5 sd 

sats S SANG 
3414. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah bercerita kepada kami Al Laits 
telah bercerita kepada kami 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu 
Salamah bin 'Abdur Rahman keduanya berkata, Kami mendengar Abu Hurairah 
Radhiyalahu'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang 
pengembala ketika sedang bersama kambin g-kambin g gembalaannya, tiba-tiba datang 
seekor serigala menyerang lalu mengambil seekor kambin gnya. Gembala itu pun 
mencarinya hingga menemukannya lalu serigala menoleh kepadanya seraya berkata; "Siapa 
yang menjaga kambin g itu pada hari berburu ketika tidak ada yang menggembalakannya 
selain aku?". Orang-orang berujar keheranan; "Subhaanallah (Maha Suci Allah)!". Maka Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh aku beriman tentang kejadian itu. Begitu 
juga Abu Bakr dan "Umar". Saat itu Abu Bakr dan 'Umar tidak berada di sana. 


ye A A و دسم‎ 1 - 2 5 5 2 213, 
PAN PNG Ba Jale ÊNGG SL TAA Na 
Us Pe Pata tur: Pata اله‎ Je ANG ALIS NGGEN gge 56 سمي‎ EA 


SAS 3 GAN Aas Aina 5 3 ASN Ra 5&6‏ 3383 عرض عل 
E A LS DEA NE‏ 


3415. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
'Uqail dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Umamah bin Sahal bin 
Hunaif dari Abu Sa'id Al Khudriy radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika tidur, aku bermimpi melihat orang-orang 
dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan baju, diantaranya ada yang sampai kepada buah 
dada dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku 'Umar bin Al Khaththab 
juga dengan mengenakan baju menyeretnya. Para shahabat bertanya; "Apa maksudnya hal 
demikian, wahai Rasulullah? Beliau menjawab: "Itulah Ad-Din (agama) ". 


2 LI ر‎ A کر‎ E 2 ےت ر و‎ 2 7 
EN ESA AE PN Apa II االات مُحَمَدِحَدَتمَاإِنَمَاعِيل‎ 
Se غه يا امي‎ SS se كل يلهال له‎ EE Faoi 

FEE gaga SS MEA Sita GA ANE Je NG Adnan 


Seto 7‏ فَأَحْسَنْتَ صحبته قار a‏ قَتَهُوَ هو ء كر اض Na‏ يك يجن و KAA‏ و 9ر SAN‏ 


EA PAN Pein an NE Is 
Han Kania BA برغا‎ AJA ري‎ BELA sale 


LA LA LA 


BIA JAN Ta A AAA NA جل ذ‎ yan ja D 


A 


KE A 


< AAS SETAN ISI EH بهم‎ ENG لي طلا‎ 


k -A Tea G1 No 2 ور‎ SN ام‎ 


3416. Telah bercerita kepada kami ash-Shalti bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Isma'il bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al Miswar 
bin Makhramah berkata: Ketika 'Umar ditikam, ia merasakan kepedihannya, maka Ibnu 
'Abbas berkata kepada 'Umar seakan dia ingin membantu meringankan keluhan sakitnya: 
"Wahai amirul mu'minin, sekalipun ini terjadi kepada anda akan tetapi anda bersahabat 
dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan anda menjalin persahabatan itu dengan 
baik lalu beliau berpisah dari anda (wafat) dalam keadaan beliau ridla. Kemudian anda 
bershahabat dengan Abu Bakr dan anda menjalin persahabatan itu dengan baik lalu dia 
berpisah dari anda (wafat) dalam keadaan dia ridla kepada anda. Kemudian anda juga 
bershahabat dengan para shahabat mereka dan menjalin pershahabatan itu dengan baik. 
Jika sekarang anda meninggalkan mereka, sungguh perpisahan anda dengan mereka ini 
dalam keadaan mereka semua ridla kepada anda. Lalu 'Umar berkata: "Adapun yang kamu 
sebut sebagai pershahabatanku dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
keridlaannya sesungguhnya hal itu semata pertolongan Allah Ta'ala yang dianugerahkan-Nya 
kepadaku. Sementara apa yang kamu sebut sebagai pershahabaanku dengan Abu Bakr dan 
keridlaannya sesungguhnya hal itu juga merupakan pertolongan Allah Ta'ala yang 
dianugerahkan-Nya kepadaku. Sedangkan apa yang kamu lihat berupa keluhan sakitku ini 
sesungguhnya ini demi kemaslahatanmu dan sahabat-sahabatmu. Demi Allah, seandainya 
aku memiliki emas sepenuh bumi tentu aku akan gunakan untuk menebus diriku dari siksaan 
Allah 'azza wajalla sebelum aku melihatnya". Hammad bin Zaid berkata, telah bercerita 
kepada kami Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma; "Aku 


" 


menemui 'Umar dalam kondisi seperti ini....". 


A PA 
ANGGE kis Sa A مانن‎ iseal فنا بو‎ E وشت‎ Kara 
A Z 


Tana API en NGAEN G2 5 Pa‏ و 
DIAN psk ANE‏ عا AS PAHA na SES NS sa‏ 25 


A 


N 


wW 


asa Ei AN éN قاش سح‎ Jas $ AAA sael صل‎ LAJU 


AA - ND na وو‎ Ga < Ty pa 5 
$ کک‎ ATAN WAN PERASAN AS 
Á sa o FESAI 


Gi Sia 
قَالَالنَّمَالْمْسَتَعَانٌ‎ 0 aas bka yaa عله‎ 2 


EA 


> 


3417. Telah bercerita kepada kami Yusuf bin Musa telah bercerita kepada kami Abu Usamah 
berkata, telah bercerita kepadaku 'Utsman bin Ghiyats telah bercerita kepada kami Abu 
"Utsman an-Nahdiy dari Abu Musa radliallahu "anhu berkata: "Aku pernah bersama 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dalam sebuah kebun di antara kebun-kebun yang ada 
di Madinah, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta izin dibukakan pintu, maka Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam berkata: "Bukakanlah dan sampaikan kabar gembira kepadanya 
dengan surga". Maka aku membukakan pintu yang ternyata laki-laki itu adalah Abu Bakr lalu 
aku sampaikan kabar gembira sebagaimana yang dipesankan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Abu Bakr bersyukur dengan memuji Allah. Kemudian datang lagi seorang laki-laki 
meminta dibukakan pintu, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Bukakanlah dan 
sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga". Maka aku membukakan pintu yang 
ternyata laki-laki itu adalah "Umar lalu aku sampaikan kabar gembira sebagaimana yang 
dipesankan Nabi shallallahu “alaihi wasallam. 'Umar bersyukur dengan memuji Allah. 
Kemudian datang lagi seorang laki-laki meminta dibukakan pintu, lalu beliau berkata 
kepadaku: "Bukakanlah dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga namun 
berbagai ujian menimpanya". Ternyata laki-laki itu adalah "Utsman lalu aku beri kabar 
gembira sebagaimana yang dipesankan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. "Utsman 
bersyukur dengan memuji Allah lalu berkata: "Allah sajalah dimohon pertolongan-Nya". 


و دسم 


AH hat hi bas NG حيو‎ 8 SANA 3. EER CAA کک ل‎ NATA NA 
4 a -A 2 Í 235 - ig 27 
gi Ab آخذ بيد‎ aan NG HE ana تبر اتات جك‎ 


Z 
San 


3418. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah bercerita kepadaku 
Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Haywah berkata, telah bercerita 
kepadaku Abu 'Agil Zuhrah bin Ma'bad bahwa dia mendengar kakeknya, 'Abdullah bin 
Hisyam berkata: "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu 
beliau pegang tangan 'Umar bin Al Khaththab". 


Bab: Sifat terpuji Utsman bin Affan 


اور وير 


TAN عزاو تركو دوي‎ HS پڪ أي‎ A BE ايه‎ PE NA 
NASI NGA ENEE á ASI kakang Ab Sela هو‎ 7 ENAA 


A = -‏ َو 


PEP D aan 563 PEP) Kar NGGAK 5553 
ا‎ JESE REK Bia JG SESI s AA JEANS سافن ف‎ 
KN E SMAN AN GA IA ES 
كُبته‎ ea PES كَانَكَاعِدَافيِمَكانِفِيهِمَاكْكَدَ‎ HA pané az á hegni 
usi JA 


3419. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Hammad 
bin Zaid dari Ayyub dari Abu 'Utsman dari Abu Musa radliallahu "anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam masuk kedalam sebuah kebun lalu memerintahkan aku untuk 
menjaga pintu kebun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta izin masuk, maka beliau 
berkata: "izinkanlah dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga". Ternyata laki- 
laki itu adalah Abu Bakr. Kemudian datang laki-laki lain meminta izin masuk, maka beliau 
berkata: "izinkanlah dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga". Ternyata laki- 
laki itu adalah 'Umar. Kemudian datang lagi seorang laki-laki meminta izin masuk, maka 
beliau terdiam sejenak lalu berkata: "izinkanlah dan sampaikan kabar gembira kepadanya 
dengan surga namun denagn berbagai ujian yang akan menimpanya". Ternyata laki-laki itu 
adalah 'Utsman bin 'Affan. Hammad berkata: Dan telah bercerita kepada kami 'Ashim Al 
Ahwal dan 'Ali bin Al Hakam, keduanya mendengar Abu 'Utsman bercerita dari Abu Musa 
seperti hadits ini. Namun ditambahkan didalamnya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pada mulanya duduk pada suatu tempat yang ada airnya sambil menyingkap pakaiannya 
hingga sampai kedua lutut atau salah satu lutut beliau. Namun tatkala "Utsman sudah 
datang, beliau menutupnya". 


ARE PAN AN اي عن يو‎ NIA AS 


AT Pa 


UNS gas aé ga IN GAS ala Bagi eU GA kail sga AE 5 


g cad 


A 4 P ےر هو ىر اس‎ 7 Ta 7 رو عق‎ 
NAN AE ISA aa HE AS KANAN We ING Ted 

2A‏ 7 رن A A APR A PE Aa 22 PA meng - LN‏ وام جاه و 
SIS‏ إِلْيَفَحَاجَهَوَهِيَ NGO 51 EA aa DAKA‏ أعو ذباله مئك Lê ga‏ 


r 


MAEI قلت إو اله سياه‎ Iisa BR ea Las 
EN ANG ات‎ E لَحكَابَوَ‎ Aa ak EN 


ANINA Sága sale Para be مص م جيه‎ 


2 2 


Gaeil al | ا‎ JLN کر سول الله صل‎ Ma 


tS da LEAN A LAN pa U fugidis 
ا‎ sebut بمَابِعِتبوِوَ کارت ارک‎ a KIAS 


LA 


2 eÀ ZAH WA WA A hg 2 z E لله م ا2‎ 
Aa KAG JABANG Sia Ng Kaja aa PKI JAM 


Pan D Jian ال‎ - 


Sei has IE Sa soya 5 FR ڪڪ‎ 
W pa ج‎ 
A -a AN 3 
ثمَانين‎ paksa 
2 > 


3420. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Syabib bin Sa'id berkata, telah bercerita 
kepadaku bapakku dari Yunus, berkata Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku 'Urwah 


35 


bahwa 'Ubaidullah bin 'Adiy bin Al Khiyar mengabarkan kepadanya bahwa Al Miswar bin 
Makhramah dan 'Abdur Rahman bin Al Aswad bin 'Abdu Yaghuts keduanya berkata 
kepadanya ('Ubaidullah): "Apa yang menghalangimu untuk berbicara kepada 'Utsman 
tentang perkara saudaranya, yaitu Al Walid. Sungguh orang-orang sudah banyak yang 
menuntutnya". Maka aku sengaja menanti 'Utsman hingga dia keluar untuk shalat lalu aku 
katakan kepadanya: "Aku punya keperluan dengan anda yaitu nasehat untukmu". 'Utsman 
berkata: "Wahai laki-laki". Ma'mar berkata: "Aku kira dia berkata: "Aku berlindung kepada 
Allah dari kamu". Maka aku beranjak darinya dan pergi menemui mereka. Sesaat kemudian 
utusan 'Utsman datang, maka aku menemui 'Utsman lalu dia bertanya: "Apa nasehat kamu 
tadi?" Aku katakan: "Allah Subhaanahu wa Ta'ala telah mengutus Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam dengan benar dan telah menurunkan Kitab (Al Qur'an) dan kamu termasuk 
orang yang menyambut seruan Allah dan rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dan kamu 
sudah berhijrah dua kali dan telah mendampingi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta 
kamu juga telah melihat petunjuknya. Sungguh banyak orang telah membicarakan persoalan 
Al Walid". "Utsman bertanya: "Apakah kamu pernah bertemu dengan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?". Aku jawab: "Tidak. Akan tetapi ilmu beliau telah sampai kepadaku 
sebagaimana sampai kepada gadis yang dipingit dalam bilik rumahnya". Dia berkata: "Amma 
ba'du, Allah telah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan benar dan aku 
adalah termasuk diantara orang yang menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya. Aku juga 
beriman dengan apa yang beliau bawa sebagai utusan dan aku juga telah berhijrah ke dua 
negeri hijrah sebagaimana yang tadi kamu katakan dan aku juga telah mendampigi 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berbai'at kepada beliau. Demi Allah, aku tidak 
pernah membantah dan menipu beliau hingga Allah 'azza wajalla mewafatkan beliau. 
Kemudian Abu Bakr menjadi khalifah lalu "Umar, kemudian aku diangkat menjadi khalifah. 
Apakah aku tidak puya hak sebagaimana mereka memilikinya?". Aku kataka; "Ya, anda punya 
hak". Dia berkata, "Lalu apa maksud pembicaraan kalian yang telah sampai kepadaku. 
Adapun persoalan Al Walid, kami akan menegakkan urusannya dengan hak, insya Alah". 
Kemudian 'Utsman memanggil "Ali lalu memerintahkanya agar mencambuk Al Walid". Maka 
"Ali mencambuknya sebanyak delapan puluh kali". 


ددني MA AE Sit SANA‏ يز بَنُأبيِسَلَمَةَلْمَاجِشُونُعَنْعُبَيَدٍ 
IG ena s2 Z ols 2 0‏ و3 Papa GP KA aa‏ £ 7 
NGGEH sa‏ كناف Mad KE Ig 2 AN AA as‏ 


# 


isase Aha ka AG PP a A 
ME Z2 £ ié gle 


3421. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Hatim bin Bazi' telah bercerita kepada kami 
Syadzan telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abu Salamah Al Majisyun dari 
'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata; "Kami hidup di zaman 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kami tidak membandingkan seorangpun terhadap Abu 
Bakr lalu 'Umar kemudian 'Utsman. Setelah itu kami meninggalkan para shahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan kami tidak mengutamakan seorang diantara mereka". Hadits 
ini dikuatkan jalur perwainya oleh Ibn Shalih dari 'Abdul 'Aziz. 


Akad EN AMA PAS E NE نامو‎ 
SENI GS BENGEN HE NN AJ EU BN BE GS gala 


DEA TA 2 Pd - ZA 5 PA 


ML A و 4 امور‎ RUE ر ي‎ KN 
Da e اليا‎ gat AAN 
La a MAKS Pena SEMEN AE EA 


22% 2 


Z 
P Yara و ورو‎ Gg و و‎ 
NW PES Aan 9 الله‎ Ape ya EÉ E É ya 
4 


Ie AAA Bapa 3153934522 -3 Hang GL رَس ول الله صل‎ 


2 ا $ 


Ganga GN ko NI gan BAK a KA Ka بم‎ AS asig 


A 


la LEAN AI SISA Ba Nan GRES‏ بيده 


N 


ETETA IS PENA NA D gbi (Tn 


3422. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 
'Awanah telah bercerita kepada kami 'Utsman. Dia adalah Ibnu Mawhab berkata, "Ada 
seorang laki-laki dari penduduk Mesir menuaikan 'ibadah hajji lalu melihat sekumpulan 
orang sedang duduk bernajelis lalu bertanya: "Siapakah kaum itu?". Orang-orang menjawab: 
"Mereka adalah suku Ouraisy". Orang Mesir itu bertanya lagi: "Siapakah sesepuh mereka?". 
Mereka menjawab: " 'Abdullah bin "Umar ". Orang itu berkata: "Wahai Ibnu 'Umar, aku 
bertanya kepadamu tentang sesuatu maka itu jelaskanlah kepadaku, "Apakah kamu tahu 
bahwa "Utsman lari dari perag Uhud?". Dia (Ibnu 'Umar) menjawab: "Ya". Orang itu bertanya 
lagi: "Apakah kamu juga tahu bahwa dia tidak hadir dan tidak ikut perang Badar?". Dia (Ibnu 
'Umar) menjawab: "Ya". Orang itu bertanya lagi: "Apakah kamu juga tahu bahwa dia tidak 
hadir dan tidak ikut Bai'atur Ridlwan?". Dia (Ibnu 'Umar) menjawab; "Ya". Orang itu berkata; 
"Allahu Akbar". Ibnu 'Umar berkata: "Kamari, aku jelaskan semuanya kepadamu. Kaburnya 
'Utsman dalam perang Uhud, sungguh aku bersaksi bahwa Allah telah memaafkan dan 
mengampuninya. Sedangkan tidak ikutnya dia pada perang Badar, saat itu dia sedang 
merawat putri Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang sedang sakit dan telah Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam katakan kepadanya: "Kamu mendapat pahala dan andil 
sebagaimana mereka yang ikut perang Badar". Sedangkan ketika dia tidak hadir saat Bai'atur 
Ridlwan, sungguh seandainya ada orang lain di kota Makkah yang lebih mulia dari 'Utsman 
tentu beliau shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnya menggantikan posisinya. Namun 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus 'Utsman. Apalagi kejadian Bai'atur Ridlwan 
justru terjadi setelah 'Utsman berangkat menuju Makkah yang ketika itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dengan membuka telapak tangan kanannya: "Ini 
tangan 'Utsman" lalu beliau menggenggamkan telapak tagannya yang kanan ke telapak 
tangan kiri lalu bersabda: "Ini untuk 'Utsman". Kemudian Ibnu 'Umar berkata kepada orang 
itu: "Sekarang pergilah kamu dengan membawa penjelasan tadi". 


Ge 


PA PELAN gge ENG AA Sea 
13 7 1 As 7 AR - ۶ A 4 0 
MABA a SEN جف و قالاس كنآ‎ KAS 32123 ISA ip lana BE pLa gai 


IM 
NA MEK 28 الدع‎ 012 


yg 
ب‎ 


3423. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Sa'id 
dari Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mendaki bukit Uhud bersama Abu Bakr, 'Umar dan 'Utsman lalu bukit itu bergetar. 
Maka beliau bersabda: "Tenanglah Uhud". Seingatku beliau menghentakkan kaki beliau 
seraya berujar "Karena di atas kamu sekarang tidak lain kecuali Nabi, Shiddiq dan dua orang 
(yang akan mati) syahid". 


Bab: Kisah baiah dan kesepakatan atas Utsman bin Affan 


ڃر و و 
A‏ 
Z Ria‏ 


ALAH AA‏ بُو عو KE Ea HER‏ و بّنِمَيَمُونٍقَالَرَأَبَتُعْمَرَبّنَ 


IM 


Ki م ام ِالْمَدِينَةَوَكَكَعَلَ حُدّيْقَهبْنِالْيَمَانِوَ‎ TANG JABA 


LA LA 


GARA JANG MEN SG pa IKI ki Io EA قال‎ 


DI salad 2 EYE PEG INK AN فيها‎ 


A - 


72 A 


NA AA Áa الْعِرَاقَلَايَحْتَجنَإِلَ رَجُلٍ بَعَدٍ‎ JAN Ía ا‎ 


KAFANE Van 22613 و‎ AK Kerja SEN, AFA 
واحتى‎ Í BEA ةاصيبٌو نإدامر‎ Sa جبري‎ m Q: 
ل‎ Nk NGA 33 AE A Nat ITA sgt 


AA AAS, لقتني‎ gagana SAK SAN) US الاس‎ Kabag 
HEM Fa AN $z si ieaie Sea 


HAL 


2 4 عو ع و‎ -1477 $ 2 2 0 4 E 
ES Sin NBL Sarla é bi plaa] iedibina 9 


2z slg qA‏ و ا oa pa PILOT‏ ر Pad AP A a‏ 1م 
وَتَنَاوَلَعْمَرُ َدعَب د الوَّحمَنِ ag E‏ عَمَرَ AS‏ الذي أرَى وَأْمَّانوَاحي a‏ 


an 
b 


A 25 00 دام‎ 23 Z| IL و ابر وا‎ AKIL و‎ Ea رد‎ f, 
é i dN AEN Nb kas EAB AE 


kah gita 


ÊNGG NE A الوَحَمَنْصَلَاةحَفِيفَةَقَلَمَاانَصَرَفُوَاقَالَيَااءَ‎ 


Sg AN Pra 5 ASET AK SAN 


WA ASN inihi AAN ASEAN EN AN كُنْت أَنْتَ و‎ EA ge 


< 2 


E PEF a ابلسَاد‎ PA قد مات‎ Ka a 
5 Pata نالاس لم ت ووو‎ SA AK a sd 2 a E 2 


a 


D pa SA 2 ر و‎ an a 4 KA ORA . KU ر‎ Eo z Ga 
EA Te rs 


óli جا‎ sakei SAN am Asi عَلَيّهوَجَاءَالنًا‎ AA e 


pa 2 


a a ANE A مِنَصُحْبَدَرَسُو‎ WANG Alan PAN يا َم‎ ji 
PA ABI AN SES asian Se ALANGAN GAME 
BAK, Len Lan AN D 0 
AE AI Ig Ain SA Ae 113 BAE safen عُمَرَ انَظَرَ‎ 


asa insta‏ لين 
WE‏ يي هَدَاالْمَاَانَطَلِنَ JANG aa sab NENG PANA AE PAN‏ أميرة 
AE peta A Kab aa Ji 3 nation bali KAJANG ja‏ 


5 tetaplah sa NANG NG KE PAI sa, 


a11 A 52 2 NGE Pan 
KANG Ja JANG مومعل تفي‎ a JEES EN يُدَقََمَعَصَاحِبَيّه‎ 
SARA SN ENI Ja Gada g pa NGA Aa 
وعم‎ balé ss IA PARA NA GA 136 


A 7 و‎ 


. < na £ A 4 ع‎ G 2 سس‎ 21١ A م عي‎ ANG 5 
AG SA SAN PASI SS 3036 J ES BALA 
SBN NG GEAR ES BASE PEN EA KI 


12x 4 5‏ و و ا 7 Az‏ م pan k‏ ع حي و و سا ارون 6 ر 2ر 
دخلا PARA GAS‏ مو Ta ke Tb Baja‏ 
2 2 من PAN‏ وص حى 


2 


ARE وهو‎ aa sak AN أو الوَهَط الذِينَ نۇق رش ول‎ KN ANA, 
وله‎ ASN ا‎ KAKA KA ba NG SLi É s1 


£ 


An Aa) دَسَعَدَافَهُوَ داكو‎ KANE, olo aas Paper ني‎ Sana 


ra 


ا وء اوت 222 7 loer‏ 2 
يلمع PELAN‏ ولا خيَاةوَقال أو صِي Sos‏ تقر الاجر بن A Da‏ 


P 


Afi ASN NES صي انار الذي‎ Nana AN bi Sa 


A 


JAN ebay JB‏ عَم Jah sana Aga‏ الامْصَارٍ 


Pd 


a Wi { onj? مو‎ > 
جبًاة‎ GAS خير افا‎ 


A 2 و‎ Pd AA Dr 


Na 75‏ ر 2 42 2 و 2 2 < 27( 2 

ITE اب‎ Abang saé Pa WAN Pan BSN pa الْمَالِوَعْيَط‎ 
A - - 2 

“Ga Greg $ ren 4 2? رود | ورا كوم‎ i» Pe PNP -Ñ 

AS AA ANN Aa BAN ANU AN 


4 
2 A Ia 


Al 2 42 222 NANG sea اه‎ ATI BN Bah 21-44 
ABE AN aa aa NG 
A K DA 


Js PN SE te BEE AE BE قَسَلَّم‎ Kau 


SAMA FIS AKAR SANA Sa ena 


An” 


As #3 T PWA ر‎ ag r 2$ Tel 2037 ر‎ PAN 2 ل‎ 1 
jg KAKANG jaka Syed PALA PATI et NI ia SESI 


Area PW Kk gijo; نين‎ Ande PALA ANA 
TS LES RIS IEEE PERSEN sal pa) 
امن ر توصل الل‎ PRETE Pa آل عن الک ی‎ AN Un 
ME Ad IIS AA BAGAN عَلَيوَسَلَمَ وَالْقَدَمْفالْإسَلَام ماد‎ 


AKIK BN ES Ea KUA JA JS AIA aa 

- و ل 8 ا ja Man‏ 

BASA IN KASUS 

3424. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 
'Awanah dari Hushain dari 'Amru bin Maimun berkata: Aku melihat 'Umar bin Al Khaththab 
radliallahu "anhu di Madinah beberapa hari sebelum dia ditikam. la berdiri di hadapan 
Hudzaifah bin Al Yaman dan 'Utsman bin Hunaif. 'Umar bertanya: "Bagaimana yang kalian 
berdua kerjakan?. Apakah kalian berdua khawatir membebani penduduk Sawad (yang 
mereka terkena pajak) dengan sesuatu yang melebihi kemampuannya?. Keduanya 
menjawab: "Kami membebaninya dengan kebijakan yang sesuai kemampuannya, tidak ada 
kelebihan beban yang besar". 'Umar berkata: "Jika Allah Subhaanahu wa Ta'ala 
menyelamatkan aku, tentu akan kubiarkan janda-janda penduduk 'Irag tidak membutuhkabn 
seorang laki-laki setelah aku untuk selama-lamanya". Perawi berkata: "Setelah pembicaraan 
itu, 'Umar tidak melewati hari-hari kecuali hanya sampai hari ke empat semenjak dia terkena 
mushibah (tikaman). Perawi ('Amru) berkata: "Aku berdiri dan tidak ada seorangpun antara 
aku dan dia kecuali 'Abdullah bin 'Abbas pada Shubuh hari saat 'Umar terkena mushibah. 
Shubuh itu, 'Umar hendak memimpin shalat dengan melewati barisan shaf lalu berkata, 
"Luruskanlah shaf". Ketika dia sudah tidak melihat lagi pada jama'ah ada celah-celah dalam 
barisan shaf tersebut, maka 'Umar maju lalu bertakbir. Sepertinya dia membaca surat Yusuf 
atau an-Nahl atau seperti surat itu pada raka'at pertama hingga memungkinkan semua 
orang bergabung dalam shalat. Ketika aku tidak mendengar sesuatu darinya kecuali ucapan 
takbir tiba-tiba terdengar dia berteriak: "Ada orang yang membunuhku, atau katanya: 
"seekor anjing telah menerkamku", rupanya ada seseorang yang menikamnya dengan 
sebilah pisau bermata dua. Penikam itu tidaklah melewati orang-orang di sebelah kanan 


atau kirinya melainkan dia menikamnya pula hingga dia telah menikam sebanyak tiga belas 
orang yang mengakibatkan tujuh orang diantaranya meninggal dunia. Ketika seseorang dari 
kaum muslimin melihat kejadian itu, dia melemparkan baju mantelnya dan tepat mengenai 
si pembunuh itu. Dan ketika dia menyadari bahwa dia musti tertangkap (tak lagi bisa 
menghindar), dia bunuh diri. 'Umar memegang tangan 'Abdur Rahman bin 'Auf lalu 
menariknya ke depan. Siapa saja orang yang berada dekat dengan 'Umar pasti dapat melihat 
apa yang aku lihat. Adapun orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, mereka tidak 
mengetahui peristiwa yang terjadi, selain hanya tidak mendengar suara 'Umar. Mereka 
berkata: "Subhaanalah, Subhaanalah (maha suci Allah) ". Maka 'Abdur Rahman melanjutkan 
shalat jama'ah secara ringan. Setelah shalat selesai, 'Umar bertanya: "Wahai Ibnu 'Abbas, 
lihatlah siapa yang telah membunuhku". Ibnu 'Abbas berkeliling sesaat lalu kembali dan 
berkata; "Budaknya Al Mughirah". 'Umar bertanya, "O, si budak yang pandai membuat pisau 
itu?. Ibnu 'Abbas menjawab: "Ya benar". 'Umar berkata; "Semoga Allah membunuhnya, 
sungguh aku telah memerintahkan dia berbuat ma'ruf (kebaikan). Segala puji bagi Allah yang 
tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam. Sungguh 
dahulu kamu dan bapakmu suka bila orang kafir non arab banyak berkeliaran di Madinah. 
'Abbas adalah orang yang paling banyak memiliki budak. Ibnu 'Abbas berkata: "Jika anda 
menghendaki, aku akan kerjakan apapun. Maksudku, jika kamu menghendaki kami akan 
membunuhnya". 'Umar berkata: "Kamu berbohong, (sebab mana boleh kalian 
membunuhnya) padahal mereka telah telanjur bicara dengan bahasa kalian, shalat 
menghadap giblat kalian dan naik haji seperti haji kalian". Kemudian 'Umar dibawa ke 
rumahnya dan kami ikut menyertainya. Saat itu orang-orang seakan-akan tidak pernah 
terkena mushibah seperti hari itu sebelumnya. Diantara mereka ada yang berkata, "Dia tidak 
apa-apa". Dan ada juga yang berkata, "Aku sangat mengkhawatirkan nasibnya". Kemudian 
'Umar disuguhkan anggur lalu dia memakannya namun makanan itu keluar lewat perutnya. 
Kemudian diberi susu lalu diapun meminumnya lagi namun susu itu keluar melalui lukanya. 
Akhirnya orang-orang menyadari bahwa 'Umar segera akan meninggal dunia. Maka kami 
pun masuk menjenguknya lalu diikuti oleh orang-orang yang datang dan memujinya. Tiba- 
tiba datang seorang pemuda seraya berkata, "Berbahagialah anda, wahai Amirul Mu'minin 
dengan kabar gembira dari Allah untuk anda karena telah hidup dengan mendampingi 
(menjadi shahabat) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan yang terdahulu menerima 
Islam berupa ilmu yang anda ketahui. Lalu anda diberi kepercayaan menjadi pemimpin dan 
anda telah menjalankannya dengan adil lalu anda mati syahid". 'Umar berkata: "Aku sudah 
merasa senang jika masa kekhilafahanku berakhir netral, aku tidak terkena dosa dan juga 
tidak mendapat pahala." Ketika pemuda itu berlalu, tampak pakaiannya menyentuh tanah, 
maka 'Umar berkata: "Bawa kembali pemuda itu kepadaku". 'Umar berkata kepadanya: 
"Wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu karena yang demikian itu lebih mengawetkan 
pakaianmu dan lebih membuatmu tagwa kepada Rabbmu. Wahai 'Abdullah bin 'Umar, 
lihatlah berapa jumlah hutang yang menjadi kewajibanku". Maka mereka menghitungnya 
dan mendapatan hasilnya bahwa hutangnya sebesar delapan puluh enam ribu atau sekitar 
itu. 'Umar berkata: "Jika harta keluarga 'Umar mencukupi bayarlah hutang itu dengan harta 
mereka. Namun apabila tidak mencukupi maka mintalah kepada Bani 'Adiy bin Ka'ab. Dan 
apabila harta mereka masih tidak mencukupi, maka mintalah kepada masyarakat Ouraisy 
dan jangan mengesampingkan mereka dengan meminta kepada selain mereka lalu lunasilah 
hutangku dengan harta-harta itu. Temuilah 'Aisyah, Ummul Mu'minin radliallahu 'anha, dan 
sampaikan salam dari 'Umar dan jangan kalian katakan dari Amirul Muminin karena hari ini 
bagi kaum mu'minin aku bukan lagi sebagai pemimpin dan katakan bahwa 'Umar bin Al 
Khaththab meminta izin untuk dikuburkan di samping kedua shahabatnya". Maka 'Abdullah 


bin 'Umar memberi salam, meminta izin lalu masuk menemui 'Aisyah radliallahu 'anha. 
Ternyata 'Abdullah bin 'Umar mendapatkan 'Aisyah radliallahu 'anha sedang menangis. Lalu 
dia berkata: "Umar bin Al Khathtab menyampaikan salam buat anda dan meminta ijin agar 
boleh dikuburkan disamping kedua sahabatnya (Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
Abu Bakr radliallahu 'anhu) ". "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Sebenarnya aku juga 
menginginkan hal itu untuk diriku namun hari ini aku tidak akan lebih mementingkan diriku". 
Ketika 'Abdullah bin "Umar kembali, dikatakan kepada 'Umar: "Ini dia, 'Abdullah bin 'Umar 
sudah datang". Maka 'Umar berkata, "Angkatlah aku". Maka seorang laki-laki datang 
menopangnya. 'Umar bertanya: "Berita apa yang kamu bawa?". Ibnu 'Umar menjawab: 
"Berita yang anda sukai, wahai Amirul Mu'minin. "Aisyah telah mengizinkan anda". 'Umar 
berkata: "Alhamdu lillah. Tidak ada sesuatu yang paling penting bagiku selain hal itu. Jika aku 
telah meninggal, bawalah jasadku kepadanya dan sampaikan salamku lalu katakan bahwa 
'Umar bin Al Khaththab meminta izin. Jka dia mengizinkan maka masukkanlah aku 
(kuburkan) namun bila dia menolak maka kembalikanlah jasadku ke kuburan Kaum 
Muslimin. Kemudian Hafshah, Ummul Mu'minin datang dan beberapa wanita ikut 
bersamanya. Tatkala kami melihatnya, kami segera berdiri. Hafshah kemudian mendekat 
kepada 'Umar lalu dia menangis sejenak. Kemudian beberapa orang laki-laki meminta izin 
masuk, maka Hafshah masuk ke kamar karena ada orang yang mau masuk. Maka kami dapat 
mendengar tangisan Hafshah dari balik kamar. Orang-orang itu berkata, "Berilah wasiat, 
wahai Amirul Mu'minin. Tentukanlah pengganti anda". 'Umar berkata; "Aku tidak 
menemukan orang yang paling berhak atas urusan ini daripada mereka atau segolongam 
mereka yang ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat beliau ridla kepada mereka. 
Maka dia menyebut nama "Ali, 'Utsman, Az Zubair, Thalhah, Sa'ad dan 'Abdur Rahman. 
Selanjutnya dia berkata: “Abdullah bin 'Umar akan menjadi saksi atas kalian. Namun dia 
tidak punya peran dalam urusan ini, dan tugas itu hanya sebagai bentuk penghibur baginya. 
Jika kepemimpinan jatuh ketangan Sa'ad, maka dialah pemimpin urusan ini. Namun apabila 
bukan dia, maka mintalah bantuan dengannya. Dan siapa saja diantara kalian yang diserahi 
urusan ini sebagai pemimpin maka aku tidak akan memecatnya karena alasan lemah atau 
berkhiyanat". Selanjutnya 'Umar berkata; "Aku berwasiat kepada khalifah sesudahku agar 
memahami hak-hak kaum Muhajirin dan menjaga kehormatan mereka. Aku juga berwasiat 
kepadanya agar selalu berbuat baik kepada Kaum Anshar yang telah menempati negeri 
(Madinah) ini dan telah beriman sebelum kedatangan mereka (kaum Muhajirin) agar 
menerima orang baik, dan memaafkan orang yang keliru dari kalangan mereka. Dan aku juga 
berwasiat kepadanya agar berbuat baik kepada seluruh penduduk kota ini karena mereka 
adalah para pembela Islam dan telah menyumbangkan harta (untuk Islam) dan telah 
bersikap keras terhadap musuh. Dan janganlah mengambil dari mereka kecuali harta lebih 
mereka dengan kerelaan mereka. Aku juga berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang 
Arab Badui karena mereka adalah nenek moyang bangsa Arab dan perintis Islam, dan agar 
diambil dari mereka bukan harta pilihan (utama) mereka (sebagai zakat) lalu dikembalikan 
(disalurkan) untuk orang-orang fakir dari kalangan mereka. Dan aku juga berwasiat 
kepadanya agar menunaikan perjanjian kepada ahlu Dzimmah (Warga non muslim yang 
wajib terkena pajak), yaitu orang-orang yang dibawah perlindungan Allah dan Rasul-Nya 
shallallahu 'alaihi wasallam (asalkan membayar pajak) dan mereka (ahlu dzimmah) yang 
berniyat memerangi harus diperangi, mereka juga tidak boleh dibebani selain sebatas 
kemampuan mereka". Ketika 'Umar sudah menghembuskan nafas, kami keluar 
membawanya lalu kami berangkat dengan berjalan. "Abdullah bin "Umar mengucapkan 
salam (kepada 'Aisyah radliallahu 'anha) lalu berkata: "Umar bin Al Khaththab meminta 
izin". "Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Masukkanlah". Maka jasad 'Umar dimasukkan ke 


dalam liang lahad dan diletakkan berdampingan dengan kedua shahabatnya. Setelah selesai 
menguburkan jenazah 'Umar, orang-orang (yang telah ditunjuk untuk mencari pengganti 
khalifah) berkumpul. 'Abdur Rahman bin 'Auf berkata: "Jadikanlah urusan kalian ini kepada 
tiga orang diantara kalian. Maka Az Zubair berkata; "Aku serahkan urusanku kepada "Ali. 
Sementara Thalhah berkata: "Aku serahkan urusanku kepada 'Utsman. Sedangkan Sa'ad 
berkata: "Aku serahkan urusanku kepada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Kemudian 'Abdur Rahman 
bin 'Auf berkata: "Siapa diantara kalian berdua yang mau melepaskan urusan ini maka kami 
akan serahkan kepada yang satunya lagi, Allah dan Islam akan mengawasinya Sungguh 
seseorang dapat melihat siapa yang terbaik diantara mereka menurut pandangannya sendiri. 
Dua pembesar ('Utsman dan 'Ali) terdiam. Lalu 'Abdur Rahman berkata: "Apakah kalian 
menyerahkan urusan ini kepadaku. Allah tentu mengawasiku dan aku tidak akan semena- 
mena dalam memilih siapa yang terbaik diantara kalian". Keduanya berkata, "Baiklah". Maka 
'Abdur Rahman memegang tangan salah seorang dari keduanya seraya berkata: "Engkau 
adalah kerabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan dari kalangan pendahulu dalam 
Islam (senior) sebagaimana yang kamu ketahui dan Allah akan mengawasimu. Seandainya 
aku serahkan urusan ini kepadamu tentu kamu akan berbuat adil dan seandainya aku 
serahkan urusan ini kepada 'Utsman tentu kamu akan mendengar dan menta'atinya". 
Kemudian dia berbicara menyendiri dengan 'Utsman dan berkata sebagaimana yang 
dikatakannya kepada 'Ali. Ketika dia mengambil perjanjian bai'at, 'Abdur Rahman berkata: 
"Angkatlah tanganmu wahai 'Utsman". Maka Abdur Rahman membai'at 'Utsman lalu "Ali ikut 
membai'atnya kemudian para penduduk masuk untuk membai'at 'Utsman". 


Bab: Sifat terpuji Ali bin Abu Thalib 


AGAN بَوِسَعْدِرَضِيَ‎ pl pe یز‎ Ag ME as han AAS 


BEA peka GE d 8 2 NYA‏ يَدَيكَالَقَبَاتَ النَّاسُ يدو کون 
AE Ed WA CEBULA Ana‏ و و ر ر ار WAT‏ و 2% 
sel GA‏ يُعَطاهَافَلَمًا AN NY san5 GEN AE Wae‏ للمعليّهقَ ga‏ ير جوان 


lno Sa A NGANG An SEN PE ي مال‎ RESI 


A 


ALANG i syi ás misii SEA Pa A 


7 و 2 - 


Pa e دعل‎ KN JUS aa B3 S3 
Pe Pe َلك‎ Sea PA PESAN GA Pas alias 


3425. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami 'Abdul 
'Aziz dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Besok, sungguh aku akan menyerahkan bendera komando ini 
kepada seorang laki-laki yang lewat tangannya Allah memenangkan peperangan ini". (Sahal) 
berkata: "Maka orang-orang semalaman memperbin cangkan siapa diantara mereka yang 
akan diberikan kepercayaan itu". Pada pagi harinya, orang-orang telah berkumpul di 
hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan masing-masing berharap diberikan 
kepercayaan tersebut. Beliau berkata: "Mana 'Ali bin Abu Thalib?". Orang-orang menjawab: 
"Dia sedang sakit mata, wahai Rasulullah". Beliau berkata: "Datangilan dan bawa dia 


kemari". Tatkala 'Ali datang dengan matanya yang bengkak, beliau mendo'akannya maka 
seketika matanya sembuh seakan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Akhirnya beliau 
menyerahkan bendera komando perang tersebut kepadanya. 'Ali berkata: "Wahai 
Rasulullah, "Akan kuperangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita". Beliau berkata: 
"Laksanakanlah dengan tenang hingga kamu singgah pada tempat tinggal mereka, lalu 
ajaklah mereka menerima Islam dan kabarkan kepada mereka apa yang menjadi kewajiban 
mereka dari hak-hak Allah. Sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada seseorang 
lewat perantaraan kamu, hal itu lebih baik buatmu dari pada unta merah (harta yang paling 
baik) ". 


PA 5 5 
3G N 03 22 RLL L PENA 272 0 
صل الله‎ ga NGE HSE EYE Ikke Neg . : 

P 


AAA 4 


4 4 ا‎ padan in 00 ANG GANG NG UK Aa SERA KUN E 
JÊG Aa A AE ESL IU E GM peka aé 


JA 2 N A ANA ag A صل‎ Al bah 


Z 
A PAR w 
- 


Pd Z 2 LA A 1 
A Ag ع ا ور ر‎ KENANG TA PI ا 2م‎ NG 26 22 {122% 
Ca قال‎ la يُحِبَهَاللَهَوَرَسُو‎ Ii لا عطي ن الرَ ايه أو‎ jaa 


KALA Je NG yan SALE GAS مار جو هالو‎ A33 Ba و رَس وه يځ ا‎ 
SEN NI 
3426. Telah bercerita kepada kami Outaibah telah bercerita kepada kami Hatim dari Yazid 
bin Abu 'Ubaid dari Salamah berkata, 'Ali pernah tertinggal dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam perang Khaibar karena saat itu dia terkena penyakit mata. Dia berkata, "Aku 
tertinggal dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam". Kemudian 'Ali keluar menyusul dan 
bertemu dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Pada waktu malam hari dimana kemudian 
pada pagi harinya Allah memenangkan Kaum Muslimin, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Aku akan memberikan bendera komando perang ini kepada seorang 
laki-laki", atau "Bendera ini akan diambil besok pagi oleh seorang laki-laki yang Allah dan 
Rasul-Nya mencintainya" atau sabda beliau: "Laki-laki itu mencintai Allah dan Rasul-Nya dan 
Allah akan memberi kemenangan ini lewat tangannya". Ketika kami bersama 'Ali padahal 
kami tidak menginginkan keberadaannya, mereka berkata: "Ini 'Ali". Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memberikan bendera itu kepadanya lalu Allah memberi 
kemenangan kepadanya. 


LA LA 


Z 2 A 2A ر‎ Ka GA 70 
ام ر 7 | و مه‎ A 164 to A ta 2 | RA PANGAN T2 وو‎ 2 3 2117457 


A 3 AZ 


- P CA A ANGE ag و‎ NP ەر‎ 33 £ Bt aa 
لله بو 3 اب فضحك‎ A3 قال‎ LAI ABI المئَير‎ Ke WE PARA) WAN kay OKT HO 


4 


SEN ena EN AANG سَلَم وما‎ EA صل‎ LAINNYA IE 


ri 


Aj AIi, 2‏ و“ a>‏ 1ك مه 17 ع1 > د كوي 4 2 As Mall‏ 5 2 
سلاو قلت يا pe KE GI‏ كيف ذلك قال دحل عل عَل NI ANO Se‏ 


rp 


r 


14 14 
ل انه كس KENA Le‏ د و 
Pale ó -5‏ جد ر hins‏ عَنَظهره 


1e‏ كيدو ds‏ أبن اىر قات في امس دق 


1 


KAKAA وجل ینځ الاب عن ھر‎ REI AN AE 


3427. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah bercerita kepada kami 
'Abdul 'Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya bahwa ada seseorang datang kepada Sahal bin 
Sa'ad lalu berkata; "Inilah si fulan, amir kota Madinah, yang memanggil 'Ali di samping 
mimbar". Sahal bertanya; "Bagaimana dia memanggilnya?". Orang itu berkata; "Dia 
memanggilnya dengan sebutan Abu Turab". Maka Sahal tertawa lalu berkata; "Demi Allah, 
tidaklah yang menamakannya begitu kecuali Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak ada 
nama yang lebih disukainya kecuali panggilan itu". Maka aku ingin sekali menikmati hadits 
Sahal tersebut lalu aku bertanya: "Wahai Abu 'Abbas, bagaimana ceritanya pemberian nama 
tersebut?". Sahal menjawab: "Ali datang menemui Fathimah lalu keluar lagi kemudian tidur 
di masjid. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Kemana putra pamanmu?. 
Fathimah menjawab: "Di masjid". Maka beliau shallallahu 'alaihi wasallam pergi menemui 
'Ali dan mendapatkan selendang 'Ali terjatuh dari punggungnya sehingga debu mengenai 
punggungnya. Maka beliau membersihkan debu dari punggung 'Ali seraya berkata: 
"Duduklah, AbuTurab". Beliau mengatakannya dua kali". 


SEA TEE aa Son NAN EL SAT 29 KA اا‎ 


JELANG e BAANG Per 


Se Ka PEN TA اند عمو قال هو داك يده‎ Kyai NA 
Iga de aga TA افك‎ sê AA PAN TE sa sia 


3428. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Rafi' telah bercerita kepada kami Husain 
dari Zaidah dari Abu Hushain dari Sa'ad bin 'Ubaidah berkata: Telah datang seorang laki-laki 
kepada Ibnu 'Umar lalu bertanya kepadanya tentang 'Utsman Radhiyallhu'anhuma. Maka 
Ibnu 'Umar menceritakan kebaikan-kebaikan amal 'Utsman Radhiyallhu'anhuma. Ibu 'Umar 
bertanya kepada laki-laki itu; "Mungkin hal itu menyusahkanmu?". Laki-laki itu menjawab: 
"Ya". Ibnu 'Umar berkata, "Semoga Allah memperburuk keadaanmu". Laki-laki itu kemudian 
bertanya tentang 'Ali radliallahu 'anhuma, maka Ibnu 'Umar menceritakan kebaikan- 
kebaikan amalnya 'Ali radliallahu 'anhuma. Ibnu 'Umar melanjutkan, "Itulah dia (coba lihat 
posisi rumahnya) yang berada di tengah rumah-rumah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ibu 
'Umar bertanya kepada laki-laki itu; "Mungkin hal itu menyusahkanmu?". Laki-laki itu 
menjawab, "Ya". Ibnu 'Umar berkata: "Semoga Allah memperburuk keadaanmu. Pergilah 
kamu dan sampaikan sesukamu atas keterangan yang aku sampaikan". 


PAM 
A w 


SINA AA 163 N aA 2 7 e- ال‎ é daa C5 NENE MES é 3 حَدَدْنِي مُحَمَّدُ‎ 
BER SAN Sal رگ‎ Gadai NGGEN be SEN Ls aab 
a م‎ MESIN Hi BEA AN at NABA raba jga YEN KUN KN 


Lag‏ م هو 


SLS قعل‎ MIE AAS AL sale صل‎ Anas 


USAI Ia ur PAKAH NA بَيَتَتَاحَنَّى وَّجَرَتْبَرَدَقَدَمَيَهِعَلَصَدَّرِيوَقَا‎ 
Ci AE SAI AG AGA A JESE GE NA aa 


3429. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Al Hakam aku mendengar Ibnu Abu Laila 
berkata, telah bercerita kepada kami 'Ali radliallahu 'anhuma bahwa Fathimah 'alaihis salam 
mengeluhkan apa yang dirasakannya dari kepenatan bekerja. Tak lama kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memperoleh ghanimah berpa tawanan, maka Fathimah mencari 
beliau shallallahu 'alaihi wasallam namun dia tidak mendapatkannya, hanya ia temui "Aisyah 
dan ia ceritakan kepentingannya. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang, "Aisyah 
mengabarkan kedatangan Fathimah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi 
kami sedang kami telah menempati tempat tidur kami. Maka aku beranjak untuk bangun 
namun beliau berkata: "Tetaplah di tempat kalian". Lalu belaiu duduk di antara kami hingga 
aku rasakan pada dadaku kaki beliau yang dingin lalu beliau bersabda: "Maukah kalian 
berdua aku ajarkan perkara yang lebih baik dari yang kalian minta?. Jika kalian telah berada 
di tempat tidur kalian bacalah takbir tiga puluh empat kali, tasbih tiga puluh tiga kali dan 
tahmid tiga puluh tiga kali. Itu semua lebih baik buat kalian berdua dari pada seorang 
pembantu". 


- 
ت س 2 ts‏ 


Paud Aan Ba MBA 00 ر ر دو‎ 
سَعَْدِعَنَ أبيهقال‎ HEM BI As Iban Las IN ¥ Was) iya محمد‎ "cai 


کال الصا NA Fata Ha Si Aak asa‏ دمن موس 


3430. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Sa'ad berkata, aku mendengar Ibrahim 
bin Sa'ad dari bapaknya berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada "Ali: "Apakah kamu 
tidak ridla bila kedudukanmu terhadapku seperti kedudukan Harun terhadap Musa 
'alaihimas salam". 


ALA LA Li? PA لم و لام عو و راب وس‎ NA ا لله‎ 
NENG YA bê tk tama ب عن‎ AA AAA PN laa NG 
4 


اقضوا كما Ibas LES‏ ره EN‏ يک (KANA PÉS‏ رام موت گمَامَا ت أَصحَابي 
کا اب سير ينَ رى SIN AAE‏ 


3431. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Al Ja'di telah mengabarkan kepada kami Syu'bah 
dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari 'Abidah dari 'Ali radliallahu 'anhuma berkata; "Putuskanlah 
sebagaimana biasa kalian memutuskan perkara, karena aku tidak suka perbedaan pendapat 
sehingga semua manusia berada dalam kesepakatan, atau aku mati (diatas prinsip 
persatuan) sebagaimana para sahabatku mati". Adalah Ibnu Sirin berpendapat bahwa pada 
umumnya apa yang diriwayatkan tentang 'Ali (yang berselisih dengan dua orang 


pendahulunya, Abu Bakr dan 'Umar bin Al Khaththab, seperti pendapat kaum ar-Rafidlah) 
adalah dusta". 


Bab: Sifat terpuji Ja'far bin Abu Thalib 


» 7 2. k asza, AN s? ره 2 عو‎ E Ge e 


TAN‏ واس د ik‏ رت ردو 
NG AN‏ صل NE‏ سكم شيع بَطْنِي 2S MEN LN Ka NYEN AS‏ 
We a, KANEKA paha kai aaa EA NG‏ 


LA 


GE AAS AN EN GEN و‎ panak AE معي كي‎ 


IM 
WADI 


el asa Wae Ar HANG) La AA 


3432. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Abu Bakr telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Ibrahim bin Dinar Abu 'Abdullah Al Juhaniy dari Ibnu Abu Dza'bi dari Sa'id Al 
Magburiy dari Abu Hurairah Radhiyalahu'anhu bahwa orang-orang berkata bahwa Abu 
Hurairah adalah orang yang paling banyak menulis hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Sungguh memang akulah orang yang bermulazamah (selalu meyertai) Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dengan perutkuyang hanya kuganjal makanan pokok saja, hingga 
aku tidak memakan roti dan tidak mengenakan pakaian bagus. Aku juga tidak dibantu oleh 
seorang pelayan-pun baik laki-laki maupun wanita dan aku biasa mengganjal perutku dengan 
tanah karena menahan lapar, dan aku juga sering meminta seseorang membacakan ayat 
yang aku sudah hafal agar terjaga sehingga aku bisa merasakannya. Dan manusia yang paling 
baik simpatinyanya terhadap orang miskin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dia hilir mudik 
menemui kami lalu memberi makan kami makanan apa saja yang ada di rumahnya hingga 
suatu hari dia menyuguhkan kepada kami wadah minyak samin yang tidak berisi apa-apa, 
lalu kami menjilat sisa-sisa isinya." 


2 Sa و‎ ng” 4 < pa ر و رر و‎ 3 AL a x را رو‎ 
AAN GREEN إِسَمَاعِيل بنا ي‎ GANG قارو‎ e 
KA بَنَذِي‎ RIO قالالسلام‎ sirna Ga WULAN Ge 4 


3433. Telah bercerita kepadaku 'Amru bin 'Ali telah bercerita kepada kami Yazid bin Harun 
telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Abu Khalid dari asy-Sya'biy bahwa Ibnu 'Umar 
radliallahu 'anhuma bila memberi salam kepada putra Ja'far, dia berkata, "Salam sejahtera 
buat anda wahai putra dari orang yang punya dua sayap". 


Bab: Al Abbas bin Abdul Muthalib 


Ê د‎ NE SIGN 2 ALE KATA محمد‎ Sa 54 حَدَّكمَا الْحَسَ‎ 


= Pa 


AN LES Aksi e أن وين‎ Nisa 


A 


P 


É eais aia ale E D. NAN 


GAK 


AS JANG ARA [WA 


3434. Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin 'Abdullah Al Anshariy telah bercerita kepadaku bapakku, 'Abdullah bin Al 
Mutsannaa dari Tsumamah bin 'Abdullah bin Anas dari Anas radliallahu 'anhu bahwa 'Umar 
bin Al Khaththab ketika mereka ditimpa musibah kekeringan dia meminta hujan dengan 
berwasilah kepada 'Abbas bin "Abdul Muththalib seraya berdo'a; "ALLOOHUMMA INNAA 
KUNNA NATAWASSALU ILAIKA BIN ABIYYINAA MUHAMMAD 
SHALLALLAHU'ALAIHIWASALLAM FATASOIINAA WA-INNAA NATAWASSALU ILAIKA BI'AMMI 
NABIYYINAA FASOINAA" Ya Allah, kami dahulu pernah meminta hujan kepada-Mu dengan 
perantaraan Nabi kami kemudian Engkau menurunkan hujan kepada kami. Maka sekarang 
kami memohon kepada-Mu dengan perantaraan paman Nabi kami, maka turunkanlah hujan 
untuk kami". Anas berkata: "Kemudian turunlah hujan. 


Bab: Sifat terpuji kerabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam 
TEE Ep AN Ng NE BAYI AN S3 
JAN NG ka sale Na امن‎ Sms رسكت لیا ي بكر‎ 


gus Jini assi A۴ ال‎ aa ása TAP اله‎ Lada 


عو .5 


USIA 3 MS يَهوَسَلَّمْكَالَلَانُورَتمَائرَ‎ Atap MISA SS IIS KA حيو‎ ia 


si 


SAYA ) IS NGA aa يز‎ NA AA يَعْنِي‎ AN PA EN GT 


A 


Pan اک‎ sala SEA صل‎ AN HA EH LES Ad MM صل‎ AN صَدَقَاتِ‎ 


P 


Ia RSS ny KENANG عمل قيار سو‎ 3 


na 


AAA 


IM‏ س 


sa AA 55‏ ارس EPA b a AN‏ بو کر NIS‏ بيده 


A 


2 LA 
- 


an ا‎ AE Bang SA 


3435. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 
'anha bahwa Fathimah 'alaihas salam pernah mengutus utusan kepada Abu Bakr dengan 
niyat memintanya bagian harta warisan yang ditinggalkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dari harta fa'i yang Allah karuniakan kepada beliau. Fathimah meminta Abu bakar shadaqah 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berupa pekarangan yang berada Madinah dan Fadak dan 
sisa dari pembagian seperlima harta fa'i perang Khaibar. Maka Abu Bakr berkata kepadanya; 
"Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda: "Kami tidak mewariskan. Dan apa 
yang kami tinggalkan semuanya sebagai shadagah". Sesungguhnya keluarga Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam makan dari harta ini, yakni harta Allah yang tidak ada bagi 
mereka tambahan lain dari yang dimakannya. Dan aku, sungguh demi Allah, tidak akan 


padi 


merubah sesuatu dari shadagah-shadagah Nabi shallallahu "alaihi wasallam yang pernah ada 
pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku pasti akan memberlakukan tentang 
shadagah ini sebagaimana pernah diberlakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". 
Kemudian 'Ali bersaksi atas yang disampaikan Abu Bakr dan berkata, "Sungguh kami telah 
mengetahui keutamaan anda wahai Abu Bakr". Lalu "Ali menyebut ikatan kekeluargaan 
mereka terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam serta hak-hak mereka. Maka Abu 
Bakr kembali berbicara dan berkata, "Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh 
keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih aku cintai untuk aku jalin hubungan 
kekeluargaannya dari pada keluargaku sendiri". 


NIL. 2 


DA SB ET A GG PN 
as JR gala sale PAN YAN BA INI عُمَر َا ي کر‎ 


3436. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah bercerita kepada kami 
Khalid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Wagid berkata; aku mendengar bapakku 
bercerita dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma tentang Abu Bakr radliallahu 'anhum yang 
berkata, "Peliharalah hubungan dengan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara 
menjaga hubungan dengan ahli bait beliau". 


BAE 


Ta EN ESA NE بن ديار‎ pe tê saé MEA تابو الو‎ 


LA 2 
و‎ 


SANA Hehanusa SE رون لق‎ 


3437. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Ibnu 'Uyainah 
dari 'Amru bin Dinar dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Fathimah adalah bagian dari diriku. Maka 
barangsiapa yang menjadikannya marah berarti telah membangkitkan kemarahanku". 


Lead 


SIA ea BUSA He SA حَدَتَكَا يخي بن‎ 
WES. ala Lele SEA اطم اهن مکو‎ a LE Ye LAM 
PEN AG AA NA ASEAN 3 


Lantan aaa MIA NAB EL a36 Pesiar فو‎ 
3438. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Oaza'ah telah bercerita kepada kami Ibrahim 
bin Sa'ad dari bapaknya dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam memanggil Fathimah, putri beliau ketika beliau menderita sakit yang 
mengantarkannya kepada ajal beliau. Beliau membisikkan sesuatu kepadanya lalu Fathimah 
menangis. Kemudian beliau memanggilnya lagi dan membisikkan sesuatu lagi lalu ia 
tertawa". "Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Maka aku pun bertanya kepadanya tentang 
kejadian itu, Fathimah menjelaskan: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membisikkan sesuatu 
kepadaku dan mengabarkan bahwa beliau akan segera meninggal dunia di tengah sakitnya 
maka aku menangis karenanya. Kemudian beliau kembali membisikkan sesuatu dan 


mengabarkan bahwa aku adalah orang pertama dari kalangan ahlu bait beliau yang akan 
menyusul beliau, maka aku menjadi tertawa karenanya". 


Bab: Sifat terpuji Az Zubair bin al Awwam 


Baba aa A عَنّ جه‎ a 222 aa KANG A اال‎ 
0 Sg م‎ # TA ر‎ 
PN panen sa Meera AAA, 


ke basa 23365385 36336 BELI seya Je PEREN 


ا 


PUS 33 sa SIN 36 urin Sein ا‎ 
AI sde ARARAT Laua PEE AE ال كلك كالما‎ 36 
Paya NA 


3439. Telah bercerita kepada kami Khalid bin Makhlad telah bercerita kepada kami "Ali bin 
Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Marwan bin Al Hakam berkata, 'Usman bin 'Affan terkena musibah mimisan yang parah pada 
tahun musibah mimisan hingga menghalanginya menunaikan hajji dan dia telah memberi 
wasiat. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki suku Quraisy dan berkata: "Carilah 
pengganti". 'Utsman bertanya: "Apakah mereka juga mengatakanya begitu?". Laki-laki itu 
menjawab, "Ya". 'Utsman bertanya lagi: "Siapakah orangnya?". Laki-laki itu terdiam. 
Kemudian datang lagi seorang laki-laki lain, yang aku kira dia adalah Al Harits, lalu berkata, 
"Carilah pengganti". 'Utsman bertanya, "Apakah mereka juga mengatakanya begitu?". Laki- 
laki itu menjawab: "Ya". 'Utsman bertanya lagi: "Siapakah orangnya?". Laki-laki ini pun 
terdiam. 'Utsman berkata: "Barangkali mereka menyebut Az Zubair?". Laki-laki itu 
menjawab; "Ya". 'Utsman selanjutnya berkata: "Adapun dia, demi Dzat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, sungguh dia adalah orang terbaik di kalangan mereka sepanjang yang aku 
ketahui, dan dia merupakan orang yang paling dicintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
di antara mereka". 


PA 
Fak! 


D E O‏ و 
BEAN SS Lean PN‏ هشا أخْبرَن ا ي KAK Data‏ 


e DESA, AAN DASI Jas NANANG کار جل‎ ui 


3440. Telah bercerita kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu Usamah 
dari Hisyam telah mengabarkan kepadaku bapakku; aku mendengar Marwan berkata, "Aku 
berada dekat 'Utsman ketika ada seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Carilah 
pengganti". 'Utsman bertanya, "Apakah dikatakan begitu?" Laki-laki itu menjawab:, "Ya, Az 
Zubair (orangnya). 'Utsman berkata: "Demi Allah, sungguh kalian mengetahui bahwa dia 
adalah orang terbaik diantara kalian". 'Utsman mengucapkannya tiga kali. 


AE SA SARA AAA يز هو‎ SUS Ja AN PEN SAS 
SENIN Para : Sa Ia LANYG JBS رضي‎ 
Aa 


3441. Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz, 
dia adalah putra Abu Salamah dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir radliallahu 'anhu 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap nabi memiliki 
hawariy (pengikut setia) dan hawariyku adalah Az Zubair bin Al 'Awwam". 


Ba 2 


JAN ANA عن‎ a ځ مادا ماهم ام بن عرو‎ SARA SS 


A 


Ri و‎ 


aah عَلَ‎ A BAJA KEMA ga 32 PU EL A33 IIA 


Hee Tn az 22 7 D AN وو 7 ا ر‎ 
يا‎ SB JELAS se A at BEN 3 SA ha 2 s 


Pan naa pa alas SA گا رسو‎ YES 
i NENESE TERMA : LE AI jdt PERENE 
3442. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Abdullah 
biin Az Zubair berkata; Pada hari perang Ahzab, aku dan 'Umar bin Abu Salamah berada 
dekat dengan kaum wanita lalu aku melihat-lihat ternyata aku dapatkan Zubair berada di 
atas kudanya bolak-balik menuju Bani Quraizhah dua atau tiga kali. Setelah kembali aku 
bertanya; "Wahai ayahku, aku melihatmu berbolak-balik". Dia bertanya; "Apakah benar 
kamu melihatku, wahai anakku?". Aku jawab; "Ya benar". Dia berkata; "Karena sebelumnya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang dapat mendatangi Bani 
Quraizhah lalu membawa kabar mereka kepadaku?". Maka aku berangkat dan tatkala aku 
kembali, aku dapati Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyertakan kedua orangtua 
beliau sebagai tebusan bagiku dengan sabdanya: "Tebusanmu adalah bapak dan ibuku". 


P Á an Ei A aC AS حفص‎ 3 YA SAS 
an اتقو‎ Jan A hassaisi KSA a iia Baa علدو‎ 


A 


PA LAI A KA KANA DIY قال‎ YAA بها يو‎ po AKA Yi 


3443. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Hafsh telah bercerita kepada kami Ibnu Al 
Mubarak telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya bahwa para 
shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Az Zubair pada peperangan 
Yarmuk; "Tidakkah kamu maju menyerang (Kaum Musyrikin) dan kami akan maju 
bersamamu?". Maka Az Zubair maju menghadapi mereka. Dan akhirnya musuh menusukkan 
dua kali tusukan pada pundaknya salah satu diantaranya mengenai luka tusukan yang 


pernah dialaminya pada perang Badar". 'Urwah berkata: "Ketika itu aku memasukkan jariku 
pada lubang tusukan itu untuk memain-mainkannya. Saat itu aku masih anak-anak". 


Bab: Thalhah bin Ubaidullah 


La aa Peta Notasi PERAGA A Sa MA pe 


saa AI né ka pale AN PA APA SEA a A يهو سَكَمَ‎ LN 


3444. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Abu Bakr Al Mugaddamiy telah bercerita 
kepada kami Mu'tamir dari bapaknya dari Abu "Utsman berkata: "Tidak ada yang tetap 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada sebagian hari-hari dimana Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam berperang didalamya (perang Uhud) kecuali Thalhah dan Sa'ad ". 
Cerita ini diperoleh dari keduanya. 


CSI KE Ida EA NE AS SAS 


47 


A KA)‏ صل a gal LAN‏ قرش 
Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Khalid telah‏ .3445 
bercerita kepada kami Ibnu Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim berkata; "Aku melihat tangan‏ 
Thalhah yang pernah digunakan untuk melindungi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (pada‏ 
perang Uhud) telah menjadi lumpuh".‏ 


Bab: Sifat terpuji Sa'd bin Abu Waggash 


Jé Kaihe aia Aa SAN LS PEN SAS NI Pan a V o 
A Z4 


NABA Yaa NI‏ سَمُعَلَيَهوَسَلمَ ga‏ يه ومحر 


3446. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada kami 
'Abdul Wahhab berkata, aku mendengar Yahya berkata, aku mendengar Sa'id bin Al 
Musayyab berkata, aku mendengar Sa'ad berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyertakan kedua orangtua beliau sebagai tebusanku pada perang Uhud". 


ر يس ل نح وء واد ا وه NGA‏ وده و مه ka z‏ ر وو ta‏ مو 


3447. Telah bercerita kepada kami Makkiy bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Hasyim 
dari 'Amir bin Sa'ad dari bapaknya berkata, "Sungguh aku memandang bahwa diriku adalah 
Tsulutsul Islam (Orang ketiga yang masuk Islam dari kalangan orang merdeka yang telah 
baligh). 


AA‏ م ر 


TEE AE LEAN STAN Rea AA | $s 


z 


A 2 0 2 . 0 3,4 1 0 3 
27 AI INA TSI, وَقَاصٍ‎ 23 


سه 7 


ےک و ی ر دو و 


2 A 2 2 2 2 
CAAA IS LELANG عوك سويد‎ 


i 


A - Ab 


PAW KAN PUS EME) se TSI و‎ a 


3448. Telah bercerita kepadaku Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu 
Za'idah telah bercerita kepada kami 'Hasyim bin Hasyim bin 'Uqbah bin Abu Waggash 
berkata, aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata, aku mendengar Sa'ad bin Abu 
Waggash berkata: "Tidak ada seorangpun yang masuk Islam pada hari ketika aku masuk 
Islam. Dan sungguh aku telah berdiam melewati tujuh hari dan sungguh aku adalah Tsulutsul 
Islam (Orang ketiga yang masuk Islam dari kalangan orang merdeka yang telah baligh) " 
Hadits ini dikuatkan jalur periwayatannya oleh Abu Usamah telah bercerita kepada kami 
Hasyim. 


KE gn ALA BE IN AK Gaa PA EN UNA 
ع ليل لمعيو د‎ Bang SA JP SAN NI Ft 
Fs ELAR ضحت بن‎ BIAN IA LARAS), تى نَى‎ PAN 
Ia EA asa E AH Éis LA ی‎ 


3449. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin 'Aun telah bercerita kepada kami Khalid bin ab 
dari Isma'il dari Qais berkata, aku mendengar Sa'ad radliallahu 'anhu berkata; 'Sugguh aku 
adalah orang Arab yang pertama kali melepaskan anak panah di jalan Allah. Kami pernah 
berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu kami tidak memiliki 
makanan kecuali dedaunan pohon, hingga seorang diantara kami buang air besar bagaikan 
unta atau kambin g buang air besar. Kotoran kami tak ada campurannya apa-apa sehingga 
nampak kering. Kemudian Banu Asad datang mengajari kami tentang Islam. Sungguh aku 
telah rugi dan sia-sia amalku (kalau penduduk Kufah mengatakan sholatku kurang beres). 
Sa'd katakana yang demikian karena penduduk Kufah mengadukan kepada 'Umar dan 
menyampaikan bahwa Sa'd tidak bagus cara shalatnya". 


Bab: Kerabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


Als 


NGA TAI NN KL SA NG PN ENYA SSS 


ra 


KERA kana AA Aseh kesannya A MARGANA 


esai NN TN AB HE ASEAN Dam aan 3 


7 


D وَصَدَكَيِي‎ gê NG ANIS 2 AENG NA a a 


2 


Ke SEL ala SA ڪا الهلا تبنت رمو ل‎ KELI 


Ha 


sa A? س9‎ 22 Fa FE A 2 272 أل »ع م روو‎ NI AAA LN ر‎ 
p Z nd ra 


0 کا‎ FG كذ‎ Nb NE و‎ TAM سال ا‎ 22 2 Z 
ی بدي‎ Oz Ar پوو ود - هر من جري‎ de - عن ر ور‎ 


ASA A AEA ور لج‎ Kara 
فَصَدَكَنِى وَوَعَدَن فَوَ قلي‎ SAS JBS WANG Jas ALA 


3450. Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhriy berkata, telah bercerita kepadaku 'Ali bin Husain bahwa Al Miswar bin 
Makhramah berkata, ""Ali pernah meminang putri Abu Jahal lalu hal itu didengar oleh 
Fathimah. Maka Fathimah menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: 
"Kaummu berkata bahwa baginda tidak marah demi putri baginda. Sekarang 'Ali hendak 
menikahi putri Abu Jahal". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan aku 
mendengar ketika beliau bersyahadat bersabda: "Hadirin, aku telah menikahkan Abu Al 'Ash 
bin ar-Rabi' lalu dia bercerita kepadaku dan membenarkan aku. Dan sesungguhnya Fathimah 
adalah bagian dari diriku dan sungguh aku tidak suka bila ada orang yang menyusahkannya. 
Demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan putri dari 
musuh Allah pada satu orang laki-laki". Maka 'Ali membatalkan pinangannya. Muhammad 
bin 'Amru bin Halhalah menambahkan dari Ibnu Syihab dari 'Ali bin Al Husain dari Miswar 
aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang beliau sebutkan kerabat beliau dari 
Bani 'Abdu Syams lalu beliau memujinya dalam hubungan kekerabatan yang baik tersebut. 
Beliau bersabda: "Dia membenarkan aku, berjanji kepadaku lalu memenuhi janjinya 
kepadaku". 


Bab: Sifat terpuji Zaid bin Haritsan, budak Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


ل ككيّه| > وو ور 7 ع و )وم NGA‏ ا مه 4 ام م فى NG‏ م ويدف اماه ر 3G‏ 


4 


. 4 2 2 1 و‎ 2% A 1 ج‎ Žo 54 5 5 4 2 7» 
Su أَسَامَهبَّنَرَيَدِفَطْعْنَبَعْض‎ ah AAN معا و‎ ak اله عليه و‎ SAS 
Ter 0 D A 1 ور‎ E . A 0 5 0 54 0 2 4 er 
ِمَارَةِأَبِيهِمِنَ قبل‎ 3G تطعنو‎ Aida JA صل الَهعَلَيَه وسم أن تطعنو اف‎ Ce a a 
z 1 A 2 NG w 1 A ., 1 č > . T Z 0 1 وع‎ 5 2 
ةوان كَانَلَمِنَ حب النَّاسٍإِلَِوَإِنَّهَذَالَمِنَأحَبَالنَّاسِإِلَبَعَدَهُ‎ a WENG ِن‎ AA 


3451. Telah bercerita kepada kami Khalid bin Makhlad telah bercerita kepada kami Sulaiman 
berkata, telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin "Umar radliallahu 
'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus satu pasukan dan mengangkat 
Usamah bin Zaid sebagai pemimpin mereka. Lalu sebagian orang ada yang mencela 
kepemimpinannya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalian mencela 
kepemimpinannya?. Sungguh sebelum ini kalian pernah pula mencela kepemimpinan 
ayahnya. Demi Allah, sungguh dia patut memegang kepemimpinan karena dia adalah 
manusia yang paling aku cintai dan sekarang, (Usamah) adalah manusia yang paling aku 
cintai setelah (ayah) nya". 


WAN 
27A 2 Wa 


22126 AA, Penh AU Ns و د‎ A2 ويل ل“‎ 2 22? ANA 
WAN Ge ga b ie SEL ANGE اه بسر‎ GS بن قر عه‎ LAS SAS 
A 


1 a A A 8 PAN Pa ر‎ 2 4 PAINT az 
ئة مُضطجعَان‎ 3235 eaaa Sela gala صلی‎ Pa) Sab ISSI 


P. 


AH gala GIA صل‎ LAI lip TAS AL قال‎ 
aé 
3452. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Oaza'ah telah bercerita kepada kami Ibrahim 
bin Sa'ad dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Datang kepadaku 
seorang yang pandai dalam mengetahui asal usul keturunan sedangkan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menyaksikannya sementara Usamah bin Zaid dan Zaid bin Haritsah sedang 
tidur berbaring. Orang pandai asAl usul itu berkata; "Sesungguhnya kaki-kaki ini berasal dari 
keturunan yang satu". Perawi berkata; "Kejadian tadi menggembirakan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sekaligus mengagumi orang itu lalu beliau mengabarkan kepada 'Aisyah 
radliallahu 'anha. 


Bab: Usamah bin Zaid 


Pa 29 DA 7 


BABI Lay BAN NAN PEG NGE De seni Ama 55 Get دا قت‎ 
حو‎ esak NIS Pa Nah MAAN ئ عل‎ AA مالو‎ a 
ALES ع‎ La Alena PN binaan 


SAR 227w Ns 2 و‎ 2 Pra SA او وعم‎ 221, 
WK r Tags ni MA erat 


ea 
. 


AA pia asn uas 
A A 4 Sie الضَّعِيِفْقَطَعُوْلَوَ گات‎ A PS یف کر‎ ji) 


3453. Telah bercerita kepada kami Outaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami Laits dari 
Az Zuhriy dari 'Urwah dari "Aisyah radliallahu 'anha bahwa orang-orang Quraisy sedang 
menghadapi persoalan yang mengelisahkan, yaitu tentang seorang wanita suku Al 
Makhzumiy yang mencuri lalu mereka berkata: "Siapa yang mau merundingkan masalah ini 
kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam?". Sebagian mereka berkata: "Tidak ada yang 
berani menghadap beliau kecuali Usamah bin Zaid, orang kesayangan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Dan telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata: saya pergi untuk bertanya kepada Az Zuhri tentang hadits Al Makhzumiy, 
lalu dia memanggilku. Saya katakan kepada Sufyan; 'apakah anda tidak meriwayatkan hadits 
ini dari seorang pun? ' dia menjawab, 'saya menemukannya di dalam kitab yang ditulis Ayyub 
bin Musa dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa seorang wanita dari 
Bani Mahzum mencuri. Mereka berkata: "Siapa yang akan menyampaikannya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Ternyata, tidak ada seorangpun yang berani mengutarakannya. 
Maka Usamah lah menyampaikan masalah tersebut, lalu Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Apakah kamu meminta keringanan atas pelanggaran terhadap aturan 
Allah?". Kemudian beliau berdiri menyampaikan khuthbah lalu bersabda: "Sesunguhnya 
orang-orang sebelum kalian menjadi bin asa karena apabila ada orang dari kalangan 
terhormat mereka mencuri, mereka membiarkannya, sebaliknya apabila ada orang dari 


kalangan rendah mereka mencuri, mereka menegakkan sanksi hukuman atasnya. Demi 
Allah, sendainya Fathimah bin ti Muhamamd mencuri, pasti aku potong tangannya". 


e PA CA EEA NGA o 
ianiai ES Sana AA اشم‎ KE کار‎ 
4 A 2 57 Pd 

a Mentan MANIA As ITE ente REA Dai‏ أسَامدقال 


Pt ie ka padi NANA الله‎ hoá ل‎ A e Natan BIAR SME 


3454. Telah bercerita kepadaku Al Hasan bin Muhammad telah bercerita kepada kami Abu 
'Abbad bin 'Abbad telah bercerita kepada kami Al Majisyun telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah bin Dinar berkata: " Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma pada suatu hari ketika dia 
berada di masjid melihat seorang laki-laki menjulurkan pakaiannya di sebuah sudut masjid 
lalu dia berkata, "Lihat, siapakah orang ini?. Mungkin orang ini dekat denganku". Seseorang 
berkata kepadanya: "Apakah engkau tidak mengenal orang ini, wahai Abu Abdur Rahman?. 
Dia adalah Muhammad bin Usamah". Perawi (Ibnu Dinar) berkata: "Maka Ibnu 'Umar 
menundukkan kepala dan memukul-mukulkan tangannya ke tanah kemudian berkata, 
"Seandainya Rasulullah melihatnya tentu beliau mencintainya". 


0 y 2 e 1 2 7 179 
Dia Sa naa J6 Pa SAS Ja Ng MINAT 


LA SELATAN AAN HA ISA la sala PA Ja ANE SENG 
Ns “م م‎ A “na ع 2س‎ 2 - AA کا و‎ 4 4 
SEGAN Sa PSA CIA 3 akan 5 
A A PA 


ae sA e 


2 Serai PN ی‎ Ie Pair Alat aa o 


3455. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Mu'tamir 
berkata, aku mendengar bapakku telah bercerita kepada kami Abu 'Utsman dari Usamah bin 
Zaid radliallahu 'anhuma, ia bercerita tentang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
pernah merangkulnya dan Al Hasan seraya bersabda: "Ya Allah, cintailah keduanya karena 
aku mencintai keduanya". Dan Nu'aim berkata dari Ibnu Al Mubarak telah mengabarkan 
kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy telah mengabarkan kepadaku Maula Usamah bin Zaid 
bahwa Al Hajjaj bin Ayman bin Ummu Ayman, Ayman bin Ummu Ayman adalah saudara laki- 
laki dari Usamah dari pihak ibunya. Dia adalah seorang shahabat Anshar, yang dipandang 
oleh Ibnu 'Umar tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya (dalam shalat) lalu Ibnu 'Umar 
berkata kepadanya; "Ulangilah". 


E NESS ملم‎ AS NE NE د‎ BKR Ba Ala SI ANK 


PI ال‎ 


P. AINI IS JS PAN a S يناي ع كلم يت‎ ES 


5623 SN gas AY AN AN BMN AR PAS . aa 


“AZ A 


تە و ماو لدت ا يم قال و SA‏ بعص SA‏ عن es A GA‏ عليه 


وَسَلمَ 
Berkata Abu 'Abdullah Al Bukhariy; "Dan telah bercerita kepadaku Sulaiman bin 'Abdur‏ .3456 
Rahman telah bercerita kepada kami Al Walid bin Muslim telah bercerita kepada kami‏ 
'Abdur Rahman bin Namir dari Az Zuhriy telah bercerita kepadaku Harmalah maula Usamah‏ 
bin Zaid bahwa dia ketika sedang bersama dengan 'Abdullah bin 'Umar tiba-tiba masuk Al‏ 
Hajjajj bin Ayman (untuk shalat) lalu tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, maka dia‏ 
(Ibnu 'Umar) berkata: "Ulangilah". Ketika Al Hajjaj enggan mengulanginya, Ibnu 'Umar‏ 
bertanya kepadaku, "Siapakah orang ini?. Aku jawab; "Al Hajjaj bin Ayman bin Ummu‏ 
Ayman". Maka Ibnu 'Umar berkata, "Seandainya Rasulullah melihatnya tentu beliau akan‏ 
mencintainya". Lalu Ibnu "Umar menceritakan tentang kecintaan belau kepadanya dan anak-‏ 
anak yang dilahirkan oleh Ummu Ayman". Berkata (Abu 'Abdullah Al Bukhariy): Dan telah‏ 
bercerita kepadaku sebagian shahabat-shahabatku dari Sulaiman: "Ummu Ayman adalah‏ 
pengasuh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam".‏ 


Bab: Sifat terpuji Abdullah bin Umar 


3G 


NA هري ڪَنسَالي‎ KIE jaka a55 PRESS ساق 2 صر‎ Wis 
الع يه‎ IA KAS PASU A NE EL 


2 


- - 
LUNA A 


A GUNES paka sale PAR DIA ENG Seni 


ر 4 


Ii گام ڪينا‎ SEN Kelasa es 
قد رفم‎ AB AS JA Lai Gi slah a GI 
[A 2 Se NA JING TÁL si AL AAA Tn 2 


4 04 


SA jar As Ja NGE BB اكير ومام‎ Jaga Ga Ga aki لحه‎ 
KE aga يتامم‎ NANAS ِاللَيَلِكَالَسَالِم كَكَانَعَبَدُ‎ 


3457. Telah bercerita kepada kami Ishag bin Nashr telah bercerita kepada kami 'Abdur 
Razzaq dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari Salim dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "; 
"Seseorang pada masa hidup Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila bermimpi, biasanya dia 
menceritakannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Aku pun berharap bermimpi 
hingga aku dapat mengisahkannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu 
aku masih remaja. Pada suatu hati di zaman Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam aku tidur 
di masjid, lalu aku bermimpi ada dua malaikat memegangku lalu membawaku ke dalam 
neraka, aku melihat neraka yang teryata ada lubang besar bagaikan lubang sumur (atau 


jurang). Neraka memiliki tanduk dan aku melihat di dalamnya ada orang-orang yang 
sebelumnya aku sudah mengenal mereka. Karena melihat mereka membuat aku berkata, 
"Aku berlindung kepada Allah dari neraka" Dia berkata: "Kemudian kami berjumpa dengan 
malaikat lain lalu yang berpesan kepadaku, "Janganlah kamu takut". Kemudian aku ceritakan 
mimpiku itu kepada Hafshah, lalu Hafshah menceritakannya kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Maka Beliau pun bersabda: "Sungguh 'Abdullah (bin "Umar) adalah seorang 
yang beruntung (bahagia) bila dia mendirikan shalat malam". Setelah peristiwa ini 'Abdullah 
bin 'Umar tidak tidur malam kecuali sedikit". 


A A 4‏ 
يَحْيَى بعس و 2 و وروم 2 عن يو Ns 7 EN 224 Na sah‏ 2,6 7( 1 


# 


NAN as PA WI AN Laka 


3458. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Sulaiman telah bercerita kepada kami Ibnu 
Wahb dari Yunus dari Az Zuhriy dari Salim dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dari saudara 
perempuannya, Hafshah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya bahwa 
'Abdullah (bin "Umar) adalah laki-laki yang shalih. 


Bab: Sifat terpuji Ammar dan Hudzaifah 


MEN EA EA GEN ALE PEA TAR AAA 


TA A 


PS Ehh KA تقو‎ AKAR م كر‎ 
NGGANGGU لي‎ gat ت الهأو‎ aa قُلَتَمَنْهَذَاقَالُواأَبُوا‎ Na 
aa a NYI a s EREN 
And koas La ja setalah SARAAN P AAE 


2 
5, 


Al AA ےر‎ 


PAKE 3S SES La KMK si sat 2 EN Jaga pakar فيڪ۾‎ 
Ma ال‎ KAL JAN MIE SA A36) JANG 


LA 


قر نارس ولاه صل اله PADAH‏ 


3459. Telah bercerita kepada kami Malik bin Isma'il telah bercerita kepada kami Isra'il dari Al 
Mughirah dari Ibrahim dari 'Algamah berkata: "Aku pernah berkunjung ke negeri Syam lalu 
shalat dua raka'at disana kemudian aku berdo'a: "Ya Allah, mudahkanlah aku untuk dapat 
bermajelis dengan orang shalih". Kemudian aku mendatangi kaum lalu aku bermajelis 
bersama mereka. Tiba-tiba datang orang yang sudah tua lalu dia duduk di sampingku. Aku 
bertanya: "Siapakah orang tua ini?" Mereka menjawab: "Dia adalah Abu ad-Darda' 
radliallahu 'anhu ". Maka aku berkata: "Sungguh aku telah berdo'a kepada Allah agar 
memudahkanaku bisa bermajelis dengan orang shalih dan ternyata Allah menjadikan anda 
untukku". Abu ad-Darda' bertanya: "Kamu berasal dari mana?". Aku jawab: "Dari Kufah". Dia 
berkata lagi: "Bukankah bersama kalian disana ada Ibnu Ummu 'Abd, pembawa sepasang 
sandal (nabi shallallahu 'alaihi wasallam), pemilik tikar dan bejana? (maksudnya adalah 


4 


'Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu).. Sungguh bersama kalian disana ada orang yang 
telah Allah jauhkan dari setan yakni melalui lisan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam 
(maksudnya 'Ammar bn Yasir radliallahu 'anhu). Bukankah bersama kalian disana ada orang 
yang mengetahui detail kehidupan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang tidak ada orang lain 
yang mengetahuinya kecuali dia". (maksudnya Hudzaifah bin Al Yaman radliallahu 'anhu). 
Kemudian dia bertanya lagi: "Bagaimana 'Abdullah membaca firman Allah: ("Wal laili idzaa 
yaghsyaa")?. Maka aku bacakan kepadanya, (Wal laili idzaa yaghsyaa, wan nahaari 3 
tajallaa, wadz dzkara wal untsaa"). Abu ad-Darda' berkata, "Demi Allah, sungguh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam telah membacakannya dari mulut beliau langsug kepada 
mulutku". 


JS EN اه قال دحب عَلَقَمَِلَ‎ AE ESA AKA Sia 


Ia Je التّرَدَاءِمِمَّنَ‎ PAJENG KANAN IE Lala SAN الْمَسَحِدَكَالَ‎ 


A 


EYE AK pi A PAE PN aa ba فكع أو‎ ii sad 


PETA Eta AN ر ٽڪ الِي اجا ره الڪ لان بيه صل‎ 
NA D See Sp NING GÊNGE SA 


KIS, NG 4 KN SE ELIA PA At) 7 


4 


aga GAMAN NIA esia tê لون‎ JENANG SU 


3460. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari Al Mughirah dari Ibrahim berkata; 'Alqamah berkunjung ke negeri Syam lalu dia 
memasuki masjid kemudian berdo'a: "ALLOOHUMMA YASSIR LII JALIISAN SHAALIHAN "Ya 
Allah, mudahkanlah aku untuk mendapat kawan yang shalih". Kemudian dia bermajelis 
bersama Abu ad-Darda' radliallahu "anhu. Maka Abu Darda' bertanya: "Kamu berasal dari 
mana?". Dia menjawab: "Dari Kufah". Abu ad-Darda' berkata: "Bukankah bersama kalian 
atau di antara kalian disana ada orang yang mengetahui detail kehidupan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali dia, yaitu Hudzaifah 
radliallahu 'anhu?". 'Algamah berkata: Aku jawab: "Benar". Abu ad-Darda' bertanya lagi: 
"Bukankah bersama kalian atau di antara kalian disana juga ada orang yang telah Allah 
jauhkan dari setan yakni melalui lisan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu 'Ammar bin 
Yasir radliallahu 'anhu?". Aku jawab: "Benar". Abu ad-Darda'bertanya lagi: "Bukankah 
bersama kalian atau di antara kalian disana ada orang yang dikenal sebagai pemilik siwak, 
selembar tikar atau kasur?". Aku jawab: "Benar". Abu ad-Darda' bertanya lagi: "Bagaimana 
'Abdullah (bin Mas'ud) membaca firman Allah: ("Wal laili idzaa yaghsyaa")?. Maka aku 
bacakan kepadanya: (Wal laili 10233 yaghsyaa, wan nahaari 10233 tajallaa?". Aku jawab: ia 
membaca "wadz dzkari wal untsaa" (dengan harakat kasrah pada huruf ro, addzakari, bukan 
Adzdzakaro). Abu ad-Darda' berkata: "Ayat-ayat itu senantiasa aku hafal hingga hampir saja 
mereka memalingkan aku dari sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam". 


— NX 
Ne 
N 


2 2. 


A KAA نَع‎ Sa قال لقال‎ 


امس 


Bab: Sifat terpuji Abu Ubaidah Ibnul Jarrah 


Pd A 


SIN AN Sr A i MSi حَدَكَْاعَمْرُو‎ 


0 $ 0 ا‎ ae A “ 

Dan MEN salaki ایرو مم کال يڪل‎ bei Bre 
3461. Telah bercerita kepada kami 'Amru bin 'Ali telah bercerita kepada kami 'Abdul A'laa 
telah bercerita kepada kami Khalid dari Abu Qilabah berkata, telah bercerita kepadaku Anas 
bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap ummat memiliki 
orang kepercayaan dan orang kepercayaan kita, wahai sekalian ummat, adalah Abu 'Ubaidah 
bin Al Jarrah". 


ó Aa أميئا‎ AE يعني‎ PE E sea 


LEAN ga KE Ca ya 


3462. Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari Abu Ishaq dari Shilah dari Hudzaifah radliallahu "anhu berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada penduduk Najran: "Sungguh aku pasti akan mengutus yakni 
kepada kalian seorang kepercayaan yang benar-benar terpercaya". Lalu beliau menyanjung 
shahabat-shahabat beliau kemudian mengutus Abu 'Ubaidah radliallahu 'anhu. 


Bab: Sifat terpuji Hasan dan Husain 


FA An | ANE MA cra‏ ةا الو مون عر ا 8 LIS Ga,‏ ء4 EAA KAN‏ و 
وَسَلّمَعَلَ aga AN KA‏ إل الام - Yaa 5 sa‏ 33 7 يَقُولَابَنِي هَدَاسَيَدٌ Ajis‏ 


3463. Telah bercerita kepada kami Shadagah telah bercerita kepada kami Ibnu 'Uyainah 
telah bercerita kepada kami Abu Musa dari Al Hasan bahwa dia mendengar Abu Bakrah, Aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas mimbar bersabda, ketika itu Al Hasan 
ada disamping beliau. Sesekali beliau melihat ke arah orang banyak dan sesekali melihat 
kepadanya: "Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid (pemimpin) dan dengan 
perantaraannya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum Muslimin ". 


= 


AN NANA بو‎ GEN AN E AA SA IA ANY 


NGGE áu CAIRAN ss يفنو الحشوو‎ NG لو‎ AN aa 


3464. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Al Mu'tamir 
berkata, aku mendengar bapakku berkata telah bercerita kepada kami Abu 'Utsman dari 
Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau 


memeluk dirinya dan Al Hasan lalu bersabda: "ALLOOHUMMA INNII UHIBBUHUMAA FA- 
AHIBBA HUMAA Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya maka itu cintailah keduanya", 
atau sebagaimana beliau sabdakan. 


(Pn AE 1 


,8 ردو 4 NP‏ و d 97 (8, ANG‏ 
حد نن Alun 3 da‏ اه قال SA‏ 23 حو 9 MAS‏ ير عن مَحَمَدٍ عن 
A‏ 


ORNER EEA A Nig EÉN a 


- A 


و 2 NATA 2 Pa Yen‏ 4 و Z‏ 5 2 - 7 
M‏ خسنو شیتًافقال اش کان شه بر سول اله صل sala GAN‏ كانم Ga‏ 
a 5;‏ 


3465. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al Husain bin Ibrahim berkata, telah 
bercerita kepadaku Husain bin Muhammad telah bercerita kepada kami Jarir dari 
Muhammad dari Anas bin Malik radliallahu "anhu, ""Ubaidullah bin Ziyad disodorkan kepala 
Al Husain 'alaihis salam (setelah dipenggal orang) maka dia meletakkannya ke dalam baskom 
kemudian mencocok-cocokkannya lalu berkata tentang segala kebaikannya". Anas berkata: 
Al Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
diantara mereka (ahlul bait) dan dia diwarnai dengan wasmah (pewarna dari tumbuh- 
tumbuhan yang kehitam-hitaman). 


و 


NGAEN on NANG A لمر ا‎ IG asah حدتاشعبه‎ NGNE كا‎ AN 


- A PA 
Ag KAA t u A A Tega 24 DAN ر ر ہے‎ A i25 
3466. Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Al Minhal telah bercerita kepada kami Syu'bah 
berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adiy berkata, aku mendengar Al Bara' radliallahu 
'anhu berkata; "Aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat Al Hasan bin 'Ali 


digendomg di bahu beliau sambil bersabda: "Ya Allah, sungguh aku mencintainya maka itu 
cintailah dia". 


EEKE A 


TE ي خسن عن اناي ميك‎ ali ab AU Pata an KAA ANG 

3 ANI nT ۹ے کے ل ر ر م‎ 2 -i 
ENGGA LA AP LAN NGGI NANGKE NA بن الْحَارِثْقَالَرَ‎ 
وس ساس 24 ر‎ > 
Iss ye sya 
3467. Telah bercerita kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah 
berkata, telah mengabarkan kepadaku Umar bin Sa'id bin Abu Husain dari Ibnu Abu 
Mulaikah dari 'Ugbah bin AlHarits berkata: "Aku pernah melihat Abu Bakr radliallahu 'anhu 


menggendong Al Hasan sambil berkata: "Demi bapakku, anak ini mirip dengan Nabi dan 
tidak mirip dengan 'Ali". Dan 'Ali menjadi tertawa mendengarnya. 


r‏ م 


LA 
Gia gen ل‎ NN و‎ LA Z وور ع دام وضع اخ م د‎ 227 Š 


adoi Tar Bisa کر ق‎ E as Lana 


3468. Telah bercerita kepadaku Yahya bin Ma'in dan Shadagah keduanya berkata telah 
mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Wagid bin Muhammad 
dari bapaknya dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma berkata, " Abu Bakr berkata, "Peliharalah 
hubungan dengan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan cara menjaga hubungan 
dengan ahli bait beliau". 


LEPENE Apek Ns 22222 ^ 2. FA 
E AAN ر‎ RA Pa س‎ A gi SA ا‎ 
ا‎ AN aa SSS Mate Manar Kala 


a 


3469. Telah bercerita kepadaku Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada Ki Hisyam 
bin Yusuf dari Ma'mar dari Az Zuhriy dari Anas. Dan berkata 'Abdurrazzag telah 
mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy telah mengabarkan kepadaku Anas 
berkata: "Tidak ada seorangpun yang lebih mirip dengan Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
daripada Al Hasan bin 'Ali" 


SKG 


A و‎ 18 9 
Bala سيعت ا‎ PEN SA SIS ME شار‎ AAN 


SES NISSAN حب قشل‎ ih 
Wala AE Yo LAN KAU اله صل‎ AANG ma Pena 


ANAN SAH SAT KATHEK 


3470. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Abu Ya'gub aku 
mendengar Ibnu Abu Nu'min aku mendengar 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma yang 
ketika itu ada orang yang bertanya kepadanya tentang muhrim (orang yang sedang ihram) ". 
Syu'bah berkata, "Seingatku orang itu telah membunuh lalat ketika sedang ihram". Maka 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Penduduk 'Irag bertanya tentang lalat 
padahal mereka telah membunuh putra dari putri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah berkata bahwa: "Keduanya (Al Hasan da Al 
Husain) adalah aroma wewangianku dari dunia". 


Bab: Sifat terpuji Bilal bin Abu Rabah 


A 4 


AAN SUN ia AE gi p ii spa ANG‏ عبر اله 
KAA a SENA 2 55‏ 24563 ني NY‏ 


3471. Telah bercerita kepada kami Abu Nu'im telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 
Abu Salamah dari Muhammad bin Al Munkadir telah mengabarkan kepada kami Jabir bin 
'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: “Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu pernah 
berkata: "Abu Bakr adalah penghulu kita dan telah membebaskan penghulu kita pula yaitu 
Bilal". 


IM 


Bn Pa ET SG Sa EN ر ا‎ ja و وام‎ 2 Aaa’ 
KESA Ng IIN i Jee e t NASA EN 0 


4 - Z A 2, < - 
0 ر‎ 9 G Lola || 12 ON OA 0 Zorn 7 
AN) ٠ لله فل‎ .- A5 ۰ o» 9 ٠ فا‎ 6 78 ... AA 
P عټې ر‎ KAA $ وإں‎ AA 
.. .. La p, - - 


3472. Telah bercerita kepada kami Ibnu Numair dari Muhammad bin 'Ubaid telah bercerita 
kepada kami Isma'il dari Qais bahwa Bilal berkata kepada Abu Bakr; "Jika kamu dhulu 
membebaskan aku untuk kepentingan dirimu sediri maka tahanlah aku (untuk mengikuti 
kemauanmu), namun seandainya kamu membebaskan aku karena Allah, maka biarkanlah 
aku pergi untuk beramal karena Allah". 


Bab: Ibnu Abbas 


De قال صمي‎ MEA ERA SI 
علد‎ اا٥‎ x OA کر و رو‎ Pem BNP 
AE Aesi jaka II AMAR xie 


Pen KAT Un ar MAA YAAA EN Nah‏ الل 


3473. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami 'Abdu Warits dari 
Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memelukku ke dada beliau seraya berdo'a: "Aaalloohumma 'allimhu alhikmah "Ya 
Allah, ajarkanlah anak ini hikmah". Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita 
kepada kami 'Abdu Warits, ".....dan beliau berdoa'a: "Ajarkanlah dia Al Kitab (al-Qur'an) ". 
Telah bercerita kepada kami Musa telah bercerita kepada kami Wuhaib dari Khalid seperti 
hadits ini. Dan yang dimaksud dengan Al hikmah adalah kebenaran yang didapat seseorang 
bukan dari jalan kenabian". 


Bab: Sifat terpuji Khalid bin al Walid 


SALA عَنَأفِين رَضِيَ‎ Jagi Ka AE KAYA ANU 523 SN SAS 
> ا عدج‎ Ar ANN Pt Lee و ام اه‎ Lt 2 KANAN 
JS las ARS HE ANA AS Asas DIA 
Ba TPS ت‎ A nona P AN AA CRE ر ار > م ر جرع ع > ل‎ 
HKI Pok) 26223 a LENG JNE فاصِيب‎ TA JA Ca BA ASI 


PENS in 
3474. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Wagid telah bercerita kepada kami Hammad 
bin Zaid dari Ayyub dari Humaid bin Hilal dari Anas radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berbela sungkawa atas Zaid, Ja'far dan Ibnu Rawahah di hadapan orang 
banyak sebelum berita tentang mereka sampai kepada khalayak. Beliau bersabda: "Semula 
bendera komando perang dipegang oleh Zaid lalu dia gugur kemudian bendera itu dipegang 
oleh Ja'far lalu dia pun gugur kemudian bendera itu dipegang oleh 'Abdullah bin Rawahah 
namun dia pun gugur pula". Kedua mata beliau menitikkan air mata. Akhirnya bendera itu 
diambil oleh Sayf (pedang) diantara pedang-pedangnya Allah (maksudnya Khalid bin Al 
Walid) hingga Allah memberi kemenangan kepada mereka". 


Bab: Sifat terpuji Salim Abu Hudzaifah 


GA AA 2 ا 5 2 ا ا قور ار وراد 2 دم م وام 7 وم‎ 35 
e pp شعبه عن عمر‎ 6 Uap بن‎ 1 SAS Kenya 
aja g% ea OEE LAN ANAK و‎ FEE ie 


252 27 9 


A 
لتقأ‎ A jasa KAS Sat AN JANG si 


NE KAN ANE Sge NIE Ja s كَعَب‎ 
3475. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari 'Amru bin Murrah dari Ibrahim dari Masruq berkata; "Ada seseorang yang menyebut 
nama 'Abdullah (bin Mas'ud) di hadapan 'Abdullah bin 'Umar, maka 'Abdullah bin 'Amr 
berkata; "Dia adalah seorang yang senantiasa saya selalu mencintainya sejak saya dengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambillah bacaan Al Qur'an dari empat 
orang. Yaitu dari 'Abdullah bin Mas'ud, Beliau memulainya dari 'Abdullah, kemudian Salim, 
maula Abu Hudzaifah, lalu Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal". Perawi berkata; "Aku tidak 
tahu mana yang beliau dahulukan antara Ubay atau Mu'adz bin Jabal. 


Bab: Sifat terpuji Abdullah bin Mas'ud 


LA 


de EG y P وایل قال‎ Kié As REAGANA E -21 Cis 2 ا‎ A ON NAS A 2 روو‎ ENARA 
PA - Z Pd 2 و‎ pee a 000 
LN AN ESA, ل ليوو كم گا‎ beng yaa 


2 A PANA 


gidas KA AAN A ai sas Anas AN JANJI EYE Ta | 
Z 2 و‎ S 
IA DS بن‎ ganas 


3476. Telah bercerita kepada kami Hafsh bin 'Umar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Sulaiman berkata, aku mendengar Abu Wa'il berkata, aku mendengar Masruq berkata, " 
'Abdullah bin 'Amr berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bukanlah orang yang 
suka berbicara kotor (keji) juga tidak pernah berbuat keji dan beliau bersabda: 
"Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang yang paling baik 
akhlagnya'. Dan beliau juga bersabda: "Ambillah bacaan Al Our'an dari empat orang. Yaitu 
dari 'Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim, maula Abu Hudzaifah, lalu Ubay bin Ka'ab dan 
Mu'adz bin Jabal". 


Pd‏ ره مره 


KANA كمه‎ sê الأ‎ Ela 1 همعن عن‎ AE pe نأي‎ ga SS 


BAIR Nega SEA TEBU NELLA Pa EA EA DAN 
Sasa الْوسَادِوَالْمِطّْهَرَةََوَ‎ SAN قال َم يکن في ڪم صا حب‎ Naa 
PA A PA 


A‏ ع 


Pa KE Kai r A 5 2 í 
AAEE ايلا يعم‎ ioina N aiei 


2 2 
m4, s 


ALAN II BE, SAS AA ai) JANG STS وَاللَيَلِ)‎ 
ISA SA AISI da saé 


3477. Telah bercerita kepada kami Musa dari Abu 'Awanah dari Mughirah dari Ibrahim dari 
'Algamah berkata: "Aku pernah berkunjung ke negeri Syam lalu shalat dua raka'at disana 
kemudian aku berdo'a: "Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bisa memperoleh kawan yang 
shalih". Kemudian aku melihat ada orang yag sudah tua datang. Ketika dia sudah dekat, aku 
berkata dalam hati: "Kuharap orang ini sebagai jawaban atas do'aku". Orang tua itu 
bertanya: "Kamu berasal dari mana?". Aku jawab: "Dari Kufah". Dia berkata lagi: "Bukankah 
bersama kalian disana ada pembawa sepasang sandal (nabi shallallahu "alaihi wasallam), 
pemilik tikar dan bejana? (maksudnya adalah 'Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu)?. 
Sungguh bukankah bersama kalian disana ada orang yang telah Allah jauhkan dari setan 
yakni melalui lisan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam?. Bukankah bersama kalian disana 
ada orang yang mengetahui detail kehidupan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang tidak ada 
orang lain yang mengetahuinya kecuali dia?". Kemudian dia bertanya lagi: "Bagaimana 
Ummu 'Abd membaca firman Allah: ("Wal laili")?. Maka aku bacakan kepadanya: 'Wal laili 
idzaa yaghsyaa, wan nahaari idzaa tajallaa, wadz dzakari wal untsaa"-dengan harakat kasrah 
pada huruf ro' sehingga berbunyi adzdzakari bukan adzdzakaro--. Orang tua itu berkata, 
"Sungguh Nabi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah membacakannya dari mulut 
beliau langsung kepada mulutku dan ayat-ayat itu aku masih menghafalnya hingga hampir 
saja mereka memalingkan aku". 


و 2 Pa‏ 4 2 2 3 ل ءءء ر عترم 4 
PKN Sit‏ دا PA‏ ي کا عن عبد الو ن بن تر SAAT‏ 


A 


ag aii‏ ل 7 نين 
SA‏ ياولا التي SEAL iya kaa gala PAT NG‏ 


3478. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari Abu Ishaq dari 'Abdur Rahman bin Yazid berkata; "Kami bertanya kepada Hudzaifah 
tentang orang yang dekat kesamaan dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hal 
kekhusyu'an dan perangai baiknya hingga kami dapat mengambil (manfaat) darinya". Maka 
Hudzaifah menjawab; "Aku tidak mengetahui ada orang yang lebih mirip kekhusyu'annya, 
perangainya dan jalan hidupnya dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain Ibnu Ummu 
'Abd". 


5 


aa» ep eS‏ ب أب SA NG‏ أ ي نأي إِسَحَاقَقَالَ 
حَدَكْنِي ALANG an‏ 
4 و4 


Fase Ja gê Jala Ja sp aka E AKAN PA Kadi 


P 


y 


- 


das a DA NAH 


3479. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al 'Alaa' telah bercerita kepada kami 
Ibrahim bin Yusuf bin Abu Ishag berkata, telah bercerita kepadaku bapakku dari Abu Ishag 


berkata, telah bercerita kepadaku Al Aswad bin Yazid berkata, aku mendengar Abu Musa Al 
Asy'ariy radliallahu 'anhu berkata; "Aku dan saudara laki-lakiku baru tiba dari Yaman, lalu 
kami tinggal beberapa lama (bersama beliau) dan kami tidak punya pendapat lain kecuali 
bahwa 'Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang dari ahlu bait Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, karena kami meihat dia dan ibunya sering masuk (dan bersama di rumah) Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam". 


Bab: Mu'awiyah radhiallahu "anhu 


4 


stage MASSA AS iis BEE UNAS Es PLAN 


pena 


pelan‏ 5346 عِنْدَمْمَوَ AA AN‏ عباس Ae SAI‏ اله صل اله 


3480. Telah bercerita kepada kami Al Hasan bin Bisyir telah bercerita kepada kami Al Mu'afiy 
dari 'Utsman bin Al Aswad dari Ibnu Abu Mulaikah berkata, "Mu'awiyah melaksanakan shalat 
witir setelah 'Isya' sebanyak satu raka'at sementara itu di sebelahnya ada maula Ibnu 'Abbas. 
Lalu maula ini menemui Ibnu 'Abbas. Maka Ibnu 'Abbas berkata: "Biarkanlah dia, karena dia 
telah mendampingi (bershahabat) dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". 


migth Ia ME ISS حَدَتْنِي ابن ي‎ naa AN SAS 
§ وي‎ - î ور ر‎ 5 
LN AISI NI AN ah 2 Gas PA) 
3481. Telah bercerita kepada kami Ibnu Abu Maryam telah bercerita kepada kami Nafi' bin 
'Umar telah bercerita kepadaku Ibnu Abu Mulaikah: "Pernah ditanyaan kepada Ibnu 'Abbas, 
apakah anda punya pendapat tentang amirul mu'minin, Mu'awiyah, yang tidak shalat witir 
kecuali satu raka'at?". Ibnu 'Abbas menjawab: "Dia benar, karena dia seorang yang fagih 
(faham agama) ". 


3 Zora و‎ 


BASA باس‎ P3 aa حَدَدْنِي‎ 
Wala sale ا‎ AIA ms KEL WAH fasa IEM ea 
pa MSN يعني‎ AGA PA لكاو‎ 2 


3482. Telah bercerita kepadaku 'Amru bin "Abbas telah bercerita kepada kami Muhammad 
bin Ja'far telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Abu at-Tayyah berkata, aku mendengar 
Humran bin Aban dari Mu'awiyah radliallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya kalian 
senantiasa mengerjakan suatu shalat padahal sungguh kami telah mendampingi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan tidaklah kami pernah melihat beliau mengerjakannya, dan 
sungguh beliau telah melarang darinya, yaitu shalat dua raka'at setelah 'Ashar". 


bi ELANG ai pat 


Bab: Sifat terpuji Fatimah 


aa 3 aa EA عن ابنأ‎ AA Sam 

A 5 4 A 4 pa a 3 PA A PA 
ب ويس 29ر‎ RAI کے و ا ارا ا‎ cAI -Giy A2LA N a‘ 
3483. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Ibnu 'Uyainah 
dari 'Amru bin Dinar dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah radliallahu 'anha 


bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Fathimah adalah bagian dari diriku. 
Barangsiapa yang menjadikannya marah berarti membangkitkan kemarahanku". 


Bab: Keutamaan Aisyah 


A Z Z 
ai -f 76 م وام ب > ا عو ر كم مه‎ A م مر دم ».3.8 2 ر 5 2 2 وو‎ 


ده زيم 2 D a AZ‏ ان لل مر ود NING‏ ر ا DA‏ و کے رمث سرهم 
NENG‏ ر SEN SAI ga‏ م یوما KANA YEL Bp‏ 


Ia ASET ISI ASN BSN AS PRE SIAK ويه ال لامور‎ 
3484. Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 
Yunus dari Ibnu Syihab Abu Salamah berkata bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Pada 
suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Wahai 'Aisyah, ini ada malaikat 
Jibril datang untuk menyampaikan salam kepadamu". Aku katakan: "Wa 'alaihis salam wa 
rahmatullahi wa barakaatuh (Salam sejahtera, rahmat Allah dan barakah-Nya baginya), 
baginda dapat melihat sesuatu yang aku tidak melihatnya". Yang dimaksud bisa melihat oleh 
'Aisyah adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 


A ور‎ 


0 Ahh و ور 275 و رهد و‎ PER 1 NE STAR 

DANAE agi AE EKA A آدَمُحَدَتْتَاشْعْبَةَكَالَ و‎ CSS 

2 EL ر‎ ر٤‎ WA r 2 TA ره )و ل‎ GA NE ع ا ل م‎ 0 
tajen ISS JE Nya Jah a ad EN صل‎ ANG رسو‎ SETELAN الأشْعرِيّرَضِيَ‎ 
رك رم‎ 7 PN an TOK 1 2 PEES SE aur BI وو و‎ ia P 
Sea ra a Jaat 506 56 ا سية امَرَأةفرَ‎ 35 gas يبس‎ AN sll 
Kan) 


3485. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah berkata, Dan 
diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami 'Amru telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dari Murrah dari Abu Musa Al Asy'ariy radliallahu 'anhu 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Manusia yang sempurna dari 
kalangan laki-laki sekian banyak, namun tidak ada manusia sempurna dari kalangan wanita 
melainkan Maryam bin ti "Imran, Asiyah, dan istrinya Fir'aun. Dan keutamaan 'Aisyah 
terhadap wanita-waita lain bagaikan keutamaan makanan tsarid dibandingkan seluruh 


makanan lain".". (Tsarid adalah sejenis makanan yang terbuat dari daging dan roti yang 
dibuat bubur dan berkuah). 


WA Sa DEAR 22 2 و 278 و 27 و دو‎ NA 259, 
SNN EA SEE D محمد‎ PAS دتا عدار يز بيد الي قال‎ 
27A 2 Z 


MA ea Ke IS) gi selasa سول الله صل ال‎ SESI KIA رضي‎ UG 
ada edi BA 


3486. Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah bercerita 
kepadaku Muhammad bin Ja'far dari 'Abdullah bin "Abdur Rahman bahwa dia mendengar 
Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Keutamaan 'Aisyah terhadap wanita-wanita lain bagaikan keutamaan 
makanan tsarid dibandingkan seluruh makanan lain". 


SAN en EN NIAS AT, Aa jae MG KANG NENG‏ مُحَمَّدٍ 
k4 ská 0 SI‏ ياس BIS 5 Jênar A iman NI‏ 


KN ara pat xis La 


3487. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 'Abdul 
Wahhab bin 'Abdul Hamid telah bercerita kepada kami 'Ibnu 'Aun dari Al Qasim bin 
Muhammad bahwa "Aisyah radliallahu 'anha mengeluh lalu datang Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma seraya berkata: "Wahai Ummul Mu'minin, anda adalah orang yang mula-mula 
(masuk surga) bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakr". 


IEEE Wa < É ا‎ EE شا‎ Nan عند‎ KE داش دشار‎ 


PENGEN GLS MAT IS LA ةلبس كتف ر‎ LA NA اراو‎ 
GK 30 AISI - Ís 


3488. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Al Hakam, aku mendengar Abu Wa'il 
berkata: "Ketika 'Ali mengutus 'Amar dan Al Hasan ke kota Kufah untuk mengerahkan 
mereka berjihad, 'Ammar menyampaikan khuthbah. Katanya; "Sungguh aku mengetahui 
bahwa dia (maksudnya Aisyah) adalah istri beliau (shallallahu 'alaihi wasallam) di dunia dan 
akhirat, akan tetapi sekarang Allah menguji kalian apakah akan mentaati-Nya (mentaatti 'Ali 
radliallahu 'anhuma sebagai pemimpin yang berarti mentaati Allah) atau mengikuti dia 
("Aisyah radliallahu 'anha) ". 


N 


r 


NG 


0 


Aa eli a éng aa بو‎ ASe fe AEEA 
yÉ gaga AN ka َه َيه و‎ SAN a قاا ةه ڪت قار‎ AKÈH 


a11 


SUN K sat LE SAN KAB, ia BAN PLASA GS 36 


s4 


Lah‏ قط SPAN JAE)‏ مِنَدُمَخْرَ جا 


A A 


on Sa 5 DA WASAN و 5 حصضور جر‎ SAN UAS م‎ MAA) 


Kg 


3489. Telah bercerita kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari "Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia meminjam 
kepada Asma' sebuah kalung lalu kalung itu rusak. Maka Rasulullah perintahkan orang-orang 
dari para shahabat beliau untuk mencarinya. Kemudian waktu shalat tiba dan akhirnya 
mereka shalat tanpa berwudlu'. Ketika mendatangi Nabi shallallahu "alaihi wasallam mereka 
mengadukan kejadian tersebut. Maka kemudian turunlah ayat tentang perintah 
bertayamum. Lalu Usaid bin Hudlair berkata, "Semoga Alah memberi balasan kebaikan 
kepada anda ('Aisyah). Demi Allah, tidalah datang problem kepada anda melainkan Allah 
memberikan jalan keluarnya dan menjadikan hal itu sebagai barakah buat kaum muslimin". 


DA و و‎ ca 
Ws Gal AI e PAS EN RE حَدَتْنِي‎ 
عَابِمَدّكَالتَ‎ ey JÊNG اغا اغا‎ Nyak KUE an tan a33 


Sa 3 WUSA A 


3490. Telah bercerita kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah bercerita kepada kami Abu Usamah 
dari Hisyam dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika menderita 
sakit, beliau bergilir tinggal di rumah istri-istri beliau dan berkata: "Besok aku tinggal dimana, 
besok aku tinggal dimana" (menunjukkan kegelisahan beliau) karena sangat ingin tinggal di 
rumah 'Aisyah radliallahu 'anha". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Ketika giliran hariku, 
beliau menjadi tenang". 


LA 


NAN Sa AA JA بِيهِكَالَ‎ 


NE 


P 1 ر ا‎ 4 Pera و‎ A 57 158, 
II سن‎ Wage Gina 


DRILL سس‎ 


EE <‏ ص < 3 y g KPA PE AT‏ اد “مت 


ve 


Tg + رت وم‎ AAN at - An 
Sala GILA ISI Ag jaba يدَالْخَير كمائر يذه‎ P E 10 


: اشير‎ naa WE SEN ES كَانَأَوْ‎ CE AAN As 


sió KN UG SELASA SSK kê a 


pe 


Ls Isi ALE KEBAL PURNA Semang ذينِي‎ BK 


3491. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah bercerita kepada kami 
Hammad telah bercerita kepada kami Hisyam dari bapaknya berkata, "Orang-orang biasa 
memilih memberikan hadiah mereka (kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) saat beliau 
giliran di rumah Aisyah radliallahu 'anha. 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Maka shahabat- 
shahabatku (para istri Nabi yang lain) berkumpul pada Ummu Salamah dan berkata: "Wahai 
Ummu Salamah, sesungguhnya orang-orang memberikan hadiah kepada beliau shallallahu 
'alaihi wasallam saat beliau giliran di rumah 'Aisyah. Dan kami menghendaki kebaikan 


sebagaimana yang juga 'Aisyah radliallahu 'anha kehendaki. Maka itu mintalah kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar beliau memerintahkan orang-orang apabila 
hendak memberi hadiah kepada beliau agar memberikanya kepada beliau saat beliau berada 
dimana saja dari giliran belau (di rumah istri-istrinya) ". "Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
"Maka Ummu Salamah menyampaikan hal ini kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam". 
Ummu Salamah berkata: "Beliau menolak berbicara denganku. Dan ketika beliau datang 
kembali kepadaku, aku sampaikan lagi hal itu namun beliau tetap menolak berbicara. Ketika 
untuk yang ketiga kalinya aku sampaikan, beliau berkata kepadaku: "Wahai Ummu Salamah, 
janganlah kamu sakiti aku dalam masalah 'Aisyah. Karena demi Allah, tidak ada wahyu yang 
turun kepadaku saat aku dalam selimut seorang istri diantara kalian kecuali dia (Aisyah) ". 


Bab: Sifat terpuji kaum Anshar 


20 NAB 12 ثم‎ CA ara دام 24 ورود‎ 1 S 4 EES 
LAN د‎ IST ن بن جر یر‎ NE yana إسماعيل حدتتا مهدي‎ oS ga حدتتا مو‎ 

2 PA وى‎ ssh ا‎ P وص 2 ره‎ Sman 7 4 روو‎ 20 
BA JET جل‎ ANE EN بام سما کم‎ ABE NGA 
z A 


A AL و‎ A 


Dy Aa ozi < ر ر‎ a 7 DAN لعن‎ 
VS Sg a 5 J a ad ENI Sesalan IN 
NGANG 


3492. Telah bercerita kepada kami Musa bin Isma'il telah bercerita kepada kami Mahdiy bin 
Maimun telah bercerita kepada kami Ghaylan bin Jarir berkata; Aku pernah bertanya kepada 
Anas radliallahu "anhu: "Bagaimana menurutmu tentang penamaan Anshar, apakah kalian 
yang menamakanya atau Allah yang memberi nama itu kepada kalian?". Anas menjawab, 
"Bahkan Allah 'azza wajalla-lah yang memberi nama kepada kami". Kami pernah mendatangi 
Anas radliallahu 'anhu lalu dia bercerita kepada kami tentang budi pekerti para shahabat 
Anshar dan tempat-tempat pertemuan mereka. Ia menghadap kepadaku atau kepada 
seorang laki-laki dari suku Al 'Azdi seraya berkata: "Kaummu hari ini telah berbuat begini 
begini, begini dan begini". 


PEE Na z- 7 - واه و ارده‎ A, A تي‎ 
SS SEK ضى‎ NE aaa إشماعيل حدثتا أبو‎ pare AS 
KAU كر‎ PECERA KOEN کے‎ T GALÊNG on 
GAN gala a AAA صَل‎ J ga an jaa Ia gen PAN ANU SLR 33 
041 


َوهو PALA‏ ام و جر خو ÉVA‏ سو لو صل Bas GILA‏ لمن الإسلام 


3493. Telah bercerita kepadaku 'Ubaid bin ISma'il telah bercerita kepada kami Abu Usamah 
dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Hari Bu'ats adalah hari 
yang dipersembahkan Allah kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, para pemimpin mereka dalam kondisi terpecah 
belah sedangkan para tokoh mereka dibunuh dan dilukai. Kemudian Allah 
mempersembahkan kepada Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam berupa masuknya mereka 
ke dalam Islam". 


5 


PEN BALA Bao مور‎ Ga, < N f, AA كيس‎ a akg 
يوم‎ TSG asa P WISAYA ج قال“‎ Koi الْوَلِيدِحَدَْتْمَاشْعَبَةَعَنَ‎ ga SA 


A 

LAA |4242 SANA Anget aag AANG ف دما انه‎ Lisa DA 
دِمَاءِقَرَدِشوَعَنَابِمَنَاتِرَ د‎ ya العجَب إنّ سيو : تقط؛‎ GA Sasa LA ea 

s PE - m 72 3 Aan b7 9 2 

A 

SMAKK 2‏ 3 ر 2 4 227 98 A ce‏ رر A‏ الو 
ع Se‏ قبل ذل ma SING JJ Ga WUS Pasa sa en‏ عد saki‏ كانوا 
x x 2‏ 


2 2 4 


TN‏ 0 م5 KA na 1 < 5 1 NET EA TAS AA k‏ 2 4ے 

Ab GENG SAS NGA a GG SGY‏ إلى بُيُوتِعْ وَتوَجِعُونَ 
en‏ و را { . 0 z ss KTP PA PN‏ 

بر سول الله صل الله يهو س لم إلى بيو تڪ لۇ س ڪت LI‏ 3 اديا أو LAN AS‏ 


LL 


KA LX 5 31 PAS 


3494. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 
Abu at-Tayyah berkata, aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Orang-orang Anshar 
berkata pada hari penaklukan kota Makkah; "Beliau (shallallahu 'alaihi wasallam) 
memberikan harta rampasan perang (ghanimah) kepada kaum Quraisy. Demi Allah, ini 
adalah perkara yang mengherankan, karena pedang-pedang kitalah yang telah 
menumpahkan darah orang-orang Quraisy akan tetapi ghanimah dikembalikan kepada 
mereka". Kemudian perkataan ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 
beliau memanggil kaum Anshar. Perawi (Anas) berkata; Maka beliau bersabda: "Apa benar 
berita yang telah sampai kepadaku tentang kalian?". Mereka adalah orang yang tidak 
berbohong. Mereka menjawab; "Benarlah berita yang telah sampai kepada tuan". Beliau 
berkata lagi: "Apakah kalian tidak ridla jika orang-orang kembali ke rumah-rumah mereka 
dengan membawa pulang ghanimah sedangkan kalian kembali ke rumah-rumah kalian 
dengan membawa pulang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?. Seandainya kaum Anshar 
melewati lembah atau celah di bebukitan pasti aku akan melewati lembah yang ditempuh 
kaum Anshar atau celah di bebekitan". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Kalau bukan karena hijrah..." 


As ور‎ NE ANE a Z, Ale. و رودي و‎ Pap PEI 91324 159 ی و دو و‎ 

حَدثنِي محمد بن ڊشار حَدثتاغندر حَد تاش Ka‏ عن محمد REA j0‏ يرََرَضِي الله EE‏ 
PA‏ 5 2 - ا A - 2,2. G - 2 5 72 AN E‏ 

Wala al SI pru Ja jen) PANE prase Salei a 
و‎ Pd د‎ 


> ERARA 2$ - » A ZA sk (ap -247 ر‎ z EAEE E 
هرَيَرَةَمَا‎ KAN LEN i AEE و لو لا ا هجر‎ MAN ڪت ف و ادي‎ AMEH 


N 


Ki رع‎ LL ول‎ LN K T ر‎ 
SA lasan 5335 aa 


3495. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah 
Radhiyalahu'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: " Seandainya orang-orang Anshar mengarungi lembah atau celah di 
bebukitan pasti aku akan mengarungi lembah yang ditempuh kaum Anshar. Seandainya tidak 
ada hijrah pasti aku menjadi seorang Anshar (penolong) ". Maka Abu Hurairah 
Radhiyalahu'anhu berkata; "Beliau tidaklah melampaui batas (dalam berbicara). Demi bapak 
dan ibuku (yang menjadi tebusannya), sungguh kaum Anshar telah memberi tempat kepada 
beliau, dan menolong beliau". Atau ucapan yang serupa dengan itu. 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan 
Anshar 


Aan 


NA) AU JG saé bai Kapa دد ابر‎ NGANA TEA AE Ss 5 
مو‎ Het ye Jah a 


JAN Meja Selasa ولا الله عليه‎ AT 


uyati IIS as A bai Aduk Jeg NG AA 


A 


REE GAGANA KA‏ جهَاقَالَبَارَكَ ta D GAM JM‏ و 


A 4 


SAN A a D Pa aaa a 
PSN 5 EALE EL YA aran ALAN صل‎ 


TON‏ ات اھ د 
إبراجم 


3496. Telah bercerita kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah bercerita kepadaku 
Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari kakeknya berkata; Ketika mereka (Kaum Muhajirin) 
telah tiba di Madinah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakan 'Abdur 
Rahman bin 'Auf dengan Sa'ad bin ar-Rabi'. Sa'ad berkata kepada 'Abdur Rahman, "Aku 
adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya, maka hartaku aku akan bagi dua dan aku 
mempunyai dua istri, maka lihatlah mana diantara keduanya yang menarik hatimu dan sebut 
kepadaku nanti aku akan ceraikan dan apabila telah selesai masa iddahnya silakan kamu 
menikahinya". 'Abdur Rahman berkata: "Semoga Alah memberkahimu pada keluarga dan 
hartamu. Dimana letak pasar-pasar kalian?". Maka mereka menunjukkan pasar Bani 
Oainuga'. Dia tidak kembali dari pasar melainkan dengan membawa keju dan minyak samin 
yang banyak. Lalu dia terus berdagang hingga pada suatu hari dia datang dengan 
mengenakan pakaian dan wewangian yang bagus. Nabi shallallahu "alaihi wasallam bertanya 
kepadanya: "Bagaimana keadaanmu?". 'Abdur Rahman menjawab: "Aku sudah menikah". 
Beliau bertanya lagi: "Berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya?". 'Abdur Rahman 
menjawab: "Sebiji emas atau seberat biji emas". Dalam hal ini Ibrahim ragu jumlahnya yang 
pasti. 


15 


NAR OLE NAN AE CENE EEA 
JBS بیع و گان‎ Moat gka MAA ÁT FA 
ENEA E أن من ككر هاما‎ AAE 
لقن انيدم‎ Ae NiE MEI B3 se Sai Santuni An 


LA 


KIE اس‎ a P ANG Sang Ken 


A 


Pa 7 


BAN ASI A Keda sa Ar AAA AIA PAN bag 
ds sa) NT PI اة من ذهب‎ 533 Ba Laa ققال‎ AN 


3497. Telah bercerita kepada kami Outaibah telah bercerita kepada kami Isma'il bin Ja'far 
dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu bahwa dia berkata; "Abdur Rahman tiba kepada 
kami lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin ar- 
Rabi'. Sa'ad adalah orang yang banyak hartanya. Sa'ad berkata, "Orang-orang Anshar sudah 
mengetahui semua bahwa aku adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya. Maka 
kubagi hartaku untukku dan kamu menjadi dua bagian, dan aku memiliki dua orang istri. 
Maka lihatlah mana diantara keduanya yang menarik hatimu nanti aku akan ceraikan, dan 
apabila telah halal silakan kamu menikahinya". 'Abdur Rahman berkata: "Baik, semoga Allah 
memberkahimu pada keluargamu." Sejak hari itu dia tidak kembali melainkan dengan 
membawa sesuatu yag paling baik dari minyak samin dan keju. Dan dia tidak tinggal (di 
rumah) kecuali sebentar lalu datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
mengenakan baju dan wewangian. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya 
kepadanya: "Bagaimana keadaanmu?". 'Abdur Rahman menjawab: "Aku sudah menikah 
dengan seorang wanita Anshar". Beliau bertanya lagi: "Berapa jumlah mahar yang kamu 
berikan padanya?". 'Abdur Rahman menjawab: "Perhiasan seberat biji emas atau sebiji 
emas". Lalu beliau bersabda: "Adakanlah walimah (resepsi) sekalipun hanya dengan seekor 
kambing". 


SAN PAR A BUSA A TAAT EUR مم ابو‎ PELAN دتا‎ 
ES AS قال لا قال‎ CINA A an NGAEN عقا ي هْرَيَرَمَرَضِيَ‎ 


14 


KALA GELANG LNG 56 A 


3498. Telah bercerita kepada kami ash-Shaltu bin Muhammad Abu Hammam berkata, aku 
mendengar Al Mughirah bin 'Abdur Rahman telah bercerita kepada kami Abu Az Zanad dari 
Al A'raj dari Abu Hurairah Radhiyalahu'anhu berkata: Kaum Anshar berkata, "Bagilah kebun 
kurma untuk kami dan mereka". Beliau (shallallahu 'alaihi wasallam) menjawab: "Tidak". 
Beliau menambahkan: "Cukup bagi kami, mereka (Kaum Anshar) cukup mengurus kebun 
kurma tersebut nanti mereka memberi bagian kepada kami dari hasil buahnya". Mereka 
(Kaum Anshar) berkata: "Kami dengar dan kami taat". 


Bab: Mencintai kaum Anshar 


ly IA -A A 


TES رضي‎ ANE SS ANA بن مهال‎ GANG 


basa an Wa NA asal صل‎ GN 3 


LA ع د ل‎ a asa Se ر و‎ 
ANA aa) AA A la AANG SENI ولا يُبَعِْضم!‎ 
3499. Telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Minhal telah bercerita kepada kami Syu'bah 


berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Adiy bin Tsabit berkata, aku mendengar Al Bara' 
radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, atau dia berkata, 


A 


A 4 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Kaum Anshar, tidak ada yang mencintai 
mereka kecuali orang beriman dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafig. 
Barangsiapa yang mencintai mereka Allah akan mencintainya dan siapa yang membenci 
mereka Allah pun akan membencinya". 


ر ر 2 و 2 Pa Pa‏ | و و y‏ م و 2 Pa 2 KN‏ 0 
SS‏ مس لم BN‏ ھی AN Kab ERA SAS‏ َد الو بن جر عَنّ أ مالك رضي الله 


En + م کر ا ر - 28- سے ھا سے‎ 21244 - fys ZA2 ل‎ 
MEN بُعْض‎ 3 TAP 5 ASET Es GARA ena 

3500. Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari 'Abdullah bin "Abdullah bin Jabr dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara tanda iman adalah mencintai Kaum Anshar 
dan diantara tanda nifag adalah membenci Kaum Anshar". 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam kepada orang-orang Anshar "Kalian 
adalah..." 


JEANS SAS ضی الل‎ so HE HE AI IA SS pe an 
aja ا‎ AN AA LE, مع‎ ISA NE nas AK Ma AN 56 ALI Ia sa AS 


WAN Pe susan‏ ار 
Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits‏ .3501 
telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam melihat para wanita dan anak-anak berdatangan. Perawi berkata: "Aku‏ 
mengira dia (Anas) berkata: Sepulang dari resepsi perkawinan. Kemudian Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam berdiri untuk menyambut mereka seraya berkata: "Allahumma. Kalian‏ 
adalah termasuk diantara manusia yang paling aku cintai". Beliau mengucapkannya‏ 
sebanyak tiga kali.‏ 


BE jang Sis‏ اهيبن se AAS AS‏ اشد an AS NIAS‏ يقال 


Ain AE LA AL Na e 


ANEH ha KAN الوصا اعيو سام قال‎ USU 


3502. Telah bercerita kepada kami Ya'qub bin Ibrahim bin Katsir telah bercerita kepada kami 
Bahz bin Asad telah bercerita kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Hisyam bin Zaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Datang 
seorang wanita Anshar kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama dengan 
seorang anaknya lalu beliau berbincang dengan wanita tersebut dan beliau bersabda: "Demi 
Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh kalian adalah manusia yang paling aku 
cintai". Beliau mengucapkannya dua kali. 


Bab: Mengikuti kaum Anshar 


ENGGAN IE PALA, Aan Binaan 1535 MES las EE EA 


NN 


LA 


SERAH Jasa hang GN s SI PAS Las 


IDLA 


OTENE TE CA 


3503. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 'Amru, aku mendengar Abu Hamzah dari 
Zaid bin Arqam; "Kaum Anshar berkata: "Wahai Rasulullah, setiap nabi memiliki pengikut 
dan kami telah menjadi pengikut baginda. Maka mohonlah kepada Allah agar menjadikan 
orang yang mengikuti kami menjadi bagian dari kami". Maka beliau mendo'akannya. 
Kemudian aku sampaikan hal itu kepada Ibnu Abu Laila, maka dia berkata: "Zaid telah pula 
mengatakan hal itu" (bahwa Nabi akan mendo'akan mereka). (Kata za'ama menurut Ahlu 
Hijaz artinya berkata). 


AWAN JEN LE جلا من‎ SE PALA ةقال‎ AI LAS KAN SIA SAS 


واس م 4 


kasa ل‎ aeeai jasa AG AAU) E sê JE) 


ANG KAPAN IA داك‎ EME لابا‎ %5 PEN aa ASI ja RAI 
3 


3504. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah 
bercerita kepada kami 'Amru bin Murrah berkata, aku mendengar Abu Hamzah, salah 
seorang Kaum Anshar; "Kaum Anshar berkata, "Setiap kaum memiliki pengikut dan kami 
telah menjadi pengikut baginda. Maka mohonlah kepada Allah agar menjadikan orang yang 
mengikuti kami menjadi bagian dari kami". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a: 
"Ya Allah, jadikanlah orang yang mengikuti mereka menjadi bagian dari mereka". 'Amru 
berkata: "Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Ibnu Abu Laila, maka dia berkata: " Zaid 
telah mengatakan hal itu" (bahwa Nabi akan mendo'akan mereka). Syu'bah berkata: "Aku 
kira yang dimaksudkan adalah Zaid bin Arqam". 


Bab: Keutamaan rumah-rumah Anshar 


KA Na Se Las 2A LA حَدَّكْنَاشْعَبَةُكَالَ‎ IK Ao KES محمد شار‎ pse 
A 


AN SEMEN SAS, Pa Az GAES Jo NGING SA AN رضي‎ 


BI AN siak SA Ora 
حَدَّكْنًا‎ ANN NAN NGA YUH I كذير‎ Ea ASIAN ISSN سگم‎ sa 


A 


AA NA] AJA es 


8? z 


-2% A KR 5 Bh 72 00 2 A 
Ka AJ giel AP Aoi 


3505. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah berkata, aku mendengar Oatadah dari Anas 
bin Malik dari Abu Usaid radliallahu "anhu berkata, Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik-baik kampung tempat tinggal kaum Anshar adalah kampung Bani Najjar 
kemudian Bani 'Abdil Asyhal kemudian Bani Al Harits bin Khazraj kemudian Bani Sa'idah. Dan 
setiap tempat tinggal seluruh kaum Anshar adalah baik". Maka Sa'ad berkata: "Anggapanku, 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam tidak lain beliau telah mengutamakan orang lain dibanding 
kami". Maka ia dijawab, "Justru beliau telah mengutamakan (menyanjung) kalian dibanding 
orang lain". Dan 'Abdush Shamad berkata, telah bercerita kepada kami Syu'bah telah 
bercerita kepada kami Qatadah, aku mendengar Anas, telah berkata Abu Usaid dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits ini dan Sa'ad bin 'Ubadah telah pula berkata hal 
serupa. 


ير و ىم 2 4 A‏ ر ا و 2 و (Ta‏ عو ء۶ و 4 
c2‏ 2 51 سے )ا aga PN‏ - 8 5 27 7 اام م 
laki SS‏ لط لحي EOS SS‏ قال أ بو Sai ga‏ 

4 


kK ol Ban liy Ao | 226| aa? 6م ياه‎ | 76 7 A كور کو ےر کر‎ 2 

JAN 235‏ و بنوسَاعِدَة 

3506. Telah bercerita kepada kami Sa'ad bn Hafsh ath-Thalhiy telah bercerita kepada kami 

Syaiban dari Yahya, berkata Abu Salamah telah mengabarkan kepadaku Abu Usaid bahwa dia 

mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik Anshar", atau beliau 

bersabda,: "Kampung tempat tinggal Anshar yang paling baik adalah Bani an-Najjar, Bani 
'Abdil Asyhal, Bani Al Harits bin Khazraj dan Bani Sa'idah". 


A < 2 P ra A 4 ra Aa pa ra 
رو‎ LA - 2 vs < 72 KA 9 7و‎ Pa CAN 1ل‎ ANA = A SANG |o 
2 Z7. PA 4 2 
2 Pena 736 212 GG 7 A\Z -2$ AL US سام کے و ے2 ا‎ EMA 


PA A رم‎ 7 w 2 
Si SEN AI JS AL a AN SIS سَاعِدَةَوَفي‎ gê ge 
4 ا‎ ni, 2 عور امار و لان‎ an Te ار 2 عور‎ D ا ا‎ wa 

Pata SANA ko ANA SEN KAS SENA po رَس ول الله‎ 
A 2 ےر‎ 2 A Mei ang £ 7 w PA سے ا‎ 
MA أن تكو‎ nian Lui LSN ل الله حوور‎ gan قال يا‎ 
3507. Telah bercerita kepada kami Khalid bin Makhlad telah bercerita kepada kami Sulaiman 
berkata, telah bercerita kepadaku 'Amru binYahya dari 'Abbas binSahal dari Abu Humaid dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: " Tempat tinggal Anshar yang paling baik adalah 
kampung Bani Najjar kemudian Bani 'Abdil Asyhal kemudian Bani Al Harits bin Khazraj 
kemudian Bani Sa'idah. Dan setiap tempat tinggal seluruh kaum Anshar adalah baik". 
Kemudian Sa'ad bin 'Ubadah menjumpai kami. Berkata Abu Usaid (kepadanya); "Tidakkah 
kamu lihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memilih kaum Anshar dan 
menjadikan kita urutan yang terakhir?". Maka Sa'ad menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tempat tinggal kaum Anshar telah dipilih dan 
menempatkan kami sebagai yang terakhir". Maka belaiu bersabda: "Apakah tidak cukup 
buat kalian menjadi bagian dari kalangan orang-orang yang terbaik?"'. 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam kepada orang-orang Anshar "Sabarlah 
kalian..." 


PE AA BELA 2 bw Sa Kas شا‎ E 
TEE ES LAN E e 
a 


PAM NA بَعْدِي‎ San 


3508. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah berkata, aku mendengar Qatadah dari Anas 
bin Malik dari Usaid bin Hudlair radliallahu 'anhum; ada seseorang dari kalangan Anshar yang 
berkata; "Wahai Rasulullah, tidakkah sepatutnya baginda mempekerjakanku sebagaimana 
baginda telah mempekerjakan si fulan?". Beliau menjawab: "Sepeninggalku nanti, akan 
kalian jumpai sikap-sikap utsrah (individualis, egoism, orang yang mementingkan dirinya 
sendiri). Maka itu bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku di telaga al-Haudl (di 
surga) ". 


Ao 77 
KAN 


Pep MAK Lar NG anêkani PAN KKN, MES تار‎ PANG NANG 


ga 0 E? LA رع‎ 


asa SA mobs Sigi نكم سَكَلْقَوَنَبَعٍَ‎ TEA lasa قو قال صل ال ل‎ 
سا مهو 2 574 و‎ 
3509. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Hisyam berkata, aku mendengar Anas bin 
Malik radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada kaum 
Anshar: " sepeninggalku nanti, akan kalian jumpai sikap atsarah (sikap egoism, individualis, 


orang yang mementingkan dirinya sendiri). Maka bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa 
denganku dan tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah telaga al-Haudl (di surga) ". 


As IG PEG PELAN 


a al PN daa SE A Ba AN ANA 
SM js Ana jdi MEN ا يَهِوَسَلَم‎ Lea Nape a خر‎ 
SA LAN لقو ي‎ SENA مالا قا‎ Ea Lisa í 


A 


FA 


g 
4 £ A Pd 


oa 


3510. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami 
Sufyan dari Yahya bin Sa'id, dia mendengar Anas bin Malik radliallahu "anhu ketika dia pergi 
bersamanya menemui Al Walid, dia berkata, Nabi shallallahu "alaihi wasallam memanggil 
kaum Anshar untuk memberikan tanah di negeri Bahrain untuk mereka. Mereka berkata: 
"Tidak, kecuali baginda membaginya juga untuk saudara-saudara kami dari kalangan 
Muhajirin seperti bagian kami itu". Beliau bersabda: "Laksanakanlah dan bersabarlah kalian 
hingga kalian bertemu dengan aku, karena sepeninggal aku, kalian akan ditimpa atsarah 
(sikap egoisme dan individualis). 


Bab: Doa Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam untuk Muhajirin dan Anshar 


2o 


000 LG A کے ور ر ی و كاب كاه‎ na 
TETEK انمالك رضي‎ san Ga) بو‎ US aa US AAS Wa 


A 


KE AIK KN oa ps EN) Pama ولا‎ 
JEN ALE AM Par لہ‎ aa) 


3511. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah 
bercerita kepada kami Abu Ilyas Mu'awiyah bin Ourrah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Ya Allah), tidak ada kehidupan 
hakiki melainkan kehidupan akhirat. Perbaikilah hubungan kaum Anshar dan Muhajirin". Dan 
dari Oatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti redaksi hadits ini dan 
beliau bersabda: "(Ya Allah), ampunilah kaum Anshar". 


TI 7‏ ۶ جياه ور -j z E WZA Ai‏ ده ده 
Jera gae ML KIAN Sa‏ كات (NS‏ 


27 1 رو‎ KAT Gaga > ماس‎ Pa 27A و‎ 
الاعيئش‎ KEM PASS Gaii JANG KAN AAS تقول‎ SKA 
SAWA ANN AB 

3512. Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Humaid 
ath-Thawil, aku mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Pada perang Khandaa, 
Kaum Anshar bersya'ir, "Kami adalah orang-orang yang berbai'at kepada Muhammad. Untuk 
terus berjihad selama hidup". Lalu beliau shallallahu 'alaihi wasallam bersabda menyambut 


sya'ir mereka dengan bersya'ir: "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya 
melainkan kehidupan akhirat. Maka, muliakanlah Anshar dan Muhajirin”. 


aA ACA MNEs 2 Gu NI ka GK 274 2‏ اس 4م 
ا IG‏ يه رسو ل MERA‏ 


Pa BEN Je NI AB JE AAN 53 ملم حفر‎ 


NA 


AA Sia PLAN AR ADA NAN AE 


3513. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin 'Ubaidullah telah bercerita kepada kami 
Ibnu Abu Hazim dari bapaknya dari Sahal berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
datang kepada kami ketika kami sedang menggali parit dan mengangkut tanah di atas 
punggung-punggung kami (pada perang Khandag). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki melainkan kehidupan akhirat. (Ya 
Allah), ampunilah kaum Anshar". 


Bab: Firman Allah "Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin)...” 


ا 


ك AISI‏ اعا ي حازم َنأ ي هر ير رضي اله 


روو 


eá) AINI Kang yds SA SAM : ALAS AYUH 


Nasi Al Jln BALE NA NE Has aka 5 ak EN 
dab Sein Seni Saeba Nb jai و‎ a 


LA 


وَأَصْبِحِيِسِرَاجَكِوَمُوَ AN LA Ab A AA, KGko a3‏ ت 


— 


kya 8 Tia Luh - 223 f US cas ر‎ 1 2 
KAL Kant, Pe NA 
لاه‎ LE عج ب من‎ NN i ڪيه و سام‎ ANE NANG 
AS 


يترون عل أَنْفْسِمَوَ َو SARA BAG Sa‏ 


3514. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin 
Daud dari Fudlail bin Ghazwan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
ada seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu beliau datangi istri- 
istri beliau. Para istri beliau berkata; "Kami tidak punya apa-apa selain air". Maka kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada orang banyak: "Siapakah yang mau 
mengajak atau menjamu orang ini?". Maka seorang laki-laki dari Anshar berkata; "Aku". 
Sahabat Anshar itu pulang bersama laki-laki tadi menemui istrinya lalu berkata; "Muliakanlah 
tamu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ini". Istrinya berkata; "Kita tidak memiliki apa- 
apa kecuali sepotong roti untuk anakku". Sahabat Anshar itu berkata: Suguhkanlah makanan 
kamu itu lalu matikanlah lampu dan tidurkanlah anakmu". Ketika mereka hendak menikmati 
makan malam, maka istrinya menyuguhkan makanan itu lalu mematikan lampu dan 
menidurkan anaknya kemudian dia berdiri seakan hendak memperbaiki lampunya, lalu 
dimatikannya kembali. Suami- istri hanya menggerak-gerakkan mulutnya (seperti 
mengunyah sesuatu) seolah keduanya ikut menikmati hidangan. Kemudian keduanya tidur 
dalam keadaan lapar karena tidak makan malam. Ketika pagi harinya, pasangan suami istri 
itu menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau berkata: "Malam ini Allah 
tertawa atau terkagum-kagum karena perbuatan kalian berdua". Maka kemudian Allah 
menurunkan firman-Nya dalam OS al-Hasyr ayat 9 yang artinya: ("Dan mereka lebih 
mengutamakan orang lain (Muhajirin) dari pada diri mereka sendiri sekalipun mereka 
memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, 
mereka itulah orang-orang yang beruntung"). 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Terimalah mereka yang berbuat baik 
dan maafkanlah..." 


ég KENA SAS ANA A ع دی ن‎ 


A 
- 


baa Ag KAN رضي‎ NGANG KENA kanga ta dig i 
PA G - 2 5 Pa ص ر‎ Wi PRP A 562 
Gas PA صل‎ AN AKA KN JR ASI Sa ILAT مجاییں‎ 


gh ch, دم‎ KA 


ARA MEMASANG ANA PENA PAT PAP NAN AG 


2 - 


RIET De NAGA PIA SKA دَقَالَ قَصَعِدَ‎ PA 


A 


A 


| SA ASEAN Gi SAE gih شيو ڪَيَبَتيو‎ 3 8 PA AA Na ae أو‎ 
Peta GEN ES Ggs me 


3515. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Yahya Abu "Ali telah bercerita kepada kami 
Syadzan, saudara dari 'Abdan telah bercerita kepada kami bapakku telah mengabarkan 
kepada kami Syu'bah bin Al Hajjaj dari Hisyam bin Zaid berkata, aku mendengar Anas bin 
Malik berkata; "Abu Bakr dan Al'Abbas radliallahu "anhu lewat didepan salah satu majelis 
dari majelis kaum Anshar saat mereka sedang menangis. Abu Bakr bertanya: "Apa yang 
menyebabkan kalian menangis?". Mereka menjawab: "Kami teringat dengan majelis Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang pernah kami ikuti ". Maka Al 'Abbas menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu mengabarkan hal tadi". Perawi berkata: Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam keluar dalam keadaan kepala beliau dibalut dengan kain selimut. 
Perawi berkata: Maka belliau menaiki mimbar dan setelah hari itu beliau tidak lagi menaiki 
mimbar beliau. Beliau memuji Allah dan mensucikan-Nya kemudian bersabda: "Aku 
wasiatkan kepada kalian (untuk bersikap baik) kepada kaum Anshar. Mereka adalah penjaga 
rahasiaku dan kepercayaanku. Mereka telah menunaikan apa yang wajib atas mereka dan 
mereka masih berhak apa yang menjadi hak mereka. Maka terimalah orang-orang yang baik 
dari kalangan mereka dan maafkanlah orang-orang yang keliru dari mereka". 


UEA Ge اب عباس‎ IE ban ia Kelah ji MG و‎ OKAN 


4 


Daya‏ م م ر و و 22 D Zg: Ka‏ 2 مه 
يقو JANI aE P‏ الله a AM‏ عَلَيَهِعصَابَهُ 


- - 1 .> ر ار ر ر ر ہر LELA‏ 5 

9 TERA GA ا‎ i SAS KAN جَلَسعَلَ‎ HS 
Mus Malas PAN ad ea 34 MARANGA JI NA fs Aas Jasa 
2 سب 33 عم‎ 9 2232 EEA 
ea 
3516. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Ya'qub telah bercerita kepada kami Ibnu Al 
Ghasil aku mendengar 'Ikrimah berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata; "Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dalam keadaan 
berselimut/berselendang yang diletakkannya diatas kedua pundaknya dan mengikat 
kepalanya dengan ikat kepala berwarna hitam hingga kemudian duduk di atas mimbar. 
Setelah memuji Allah dan mensucikan-Nya, beliau bersabda: "Hadirin yang dimuliakan, 
wahai sekalian manusia, manusia terus bertambah banyak sedangkan kaum Anshar semakin 
sedikit hingga keberadaan mereka bagaikan keberadaan garam dalam suatu makanan. Maka 
barangsiapa diantara kalian yang mengurus sesuatu urusan ummat lalu dia mampu 
mendatangkan madlarat kepada seseorang atau memberi manfaat kepada seseorang, maka 


terimalah orang-orang baik mereka (kaum Anshar), dan maafkanlah orang yang keliru dari 
kalangan mereka". 


EK Na ai LA عدر حَدَكْتَاشْعْبَةُكَالَ‎ MES las و‎ EA 
ia Ab Na Pr شيو ڪَيَبتِي و‎ P Ba ai AA 

Ld » > A ANAK و 7 و‎ 
Pera EN زو‎ YES Gaga 


3517. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah berkata, aku mendengar Oatadah dari Anas 
bin Malik radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum Anshar 
adalah penjaga rahasiaku dan kepercayaanku. Dan manusia akan bertambah banyak 
sedangkan mereka semakin sedikit jumlahnya. Karenanya terimalah orang-orang yang baik 
dari kalangan mereka dan maafkanlah orang-orang yang keliru dari mereka". 


Bab: Sifat terpuji Sa'd bin Mu'adz 


LEAN Ge ANE PATAC a AN CN EKA, KE Ó La عدي‎ 


هو 


AN z KAN SAKE‏ صل اشا lag i‏ لحر ير َجَمَلَأَصَحَابُةيَمَسُويَاوَيَمْجَبُونَمِْلِيتبًا 
IA an jana Jan ali enda PAI‏ انرو ARA RI GENG‏ 
Pata SAE Ye‏ 


3518. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Abu Ishag berkata, aku mendengar Al 
Bara' radliallahu "anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diberi hadiah pakaian 
terbuat dari sutera, para shahabat beliau merabanya dan mereka terkagum-kagum dengan 
kehalusan kain tersebut. Maka beliau berkata: "Apakah kalian terkagum-kagum dengan 
kehalusan kain ini?. Sungguh sapu tangan Sa'ad bin Mu'adz (di surga) lebih baik darinya atau 
lebih halus". Diriwayatkan juga oleh Oatadah dan Az Zuhriy yang keduanya mendengar Anas 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


e 
| 


sani 


AANA E MS EU NA نكل‎ AA Ae a 
4 AN ر مه يع‎ 22 27A ومع‎ 

SIA AN Ale: 7 ON APA NA PAPAN TEA رضي‎ gbi EA 

مز بن ماوق pal TNE E da ka‏ مال 


A 


4 - PAR ر‎ RAAR ا“‎ RA CASI 4 i < 
Je ba NA KAMA PSK AN Ag a) NG a FAN Eh Na ad Jas 


2 


BAG 


Ma YAN هر عرش‎ 


3519. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Al Mutsannaa telah bercerita kepada kami 
Fadlal bin Musawir, menantu dari Abu 'Awanah telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah 
dari Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir radliallahu 'anhu, aku mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Arsy bergetar disebabkan meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz". Dan 


Perannya 


dari Al A'masy telah bercerita kepada kami Abu Shalih dari Jabir dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti redaksi hadits ini. Ada seseorang yang berkata kepada Jabir, bahwa Al Bara' 
berkata: "Yang bergetar adalah tempat tidurnya". Maka Jabir berkata, " diantara dua suku ini 
("Aus dan Khazraj) ada orang yang dengki dan aku pernah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Arsy Allah yang Maha Pengasih bergetar disebabkan meninggalnya 
Sa'ad bin Mu'adz". 


فد 


NE HA AN ڪَ أي‎ AM AAS MACAN CN AE HOTEL ATA 


Sasa Ja KAKA AA) GAMA JANTAN P3 kana‏ جار 
LAN antaga a JE‏ صل LE‏ وسم ومو ا حير IS‏ سَي E‏ قَقَالَيَاسَعَدُ 
A WA‏ 3 


STAN ga E BN خم فم‎ GN DS JA ISA) 


3520. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah telah bercerita kepada kami 
Syu'bah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif dari Abu Sa'id Al 
Khudriy radliallahu 'anhu bahwa orang-orang (Bani Ouraizhah) setuju dengan ketetapan 
hukum yang akan diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka beliau mengutus orang untuk 
memanggilnya, dia pun datang dengan menunggang keledai. Ketika sudah dekat dengan 
masjid, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Berdirilah kalian untuk orang terbaik 
kalian dan pemimpin kalian". Lalu beliau melanjutkan: "Wahai Sa'ad, mereka telah setuju 
dengan keputusan yang akan kamu buat". Sa'ad berkata: "Akan kuputuskan mereka bahwa 
agar para tentara perang mereka harus dibunuh dan anak-anak mereka dijadikan tawanan". 
Maka Beliau Shallallahu'alaihiwasallam berkata: "Sungguh kamu telah memutuskan hukum 
mereka dengan hukum Allah (Raja diraja) ". 


Bab: Sifat terpuji Usaid bin Hudlair dan Abbad bin Bisyr 


LA 


+ 2 3G 2 KA 2242447? FAA ر یہ‎ T AG? ap 2 SA ر کے‎ 
BEAN رضي‎ Ny NGA ia BES هلال‎ OS خد تتا عبن ملم حدتما‎ 


Ge? 


1 IP ا‎ 
EAEE TSE صر‎ P وتوا‎ pa RE 
ass و و‎ Pai ÉGES E AN AAN JA SEA 


3521. Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Muslim telah bercerita kepada kami Habban bin 
Hilal telah bercerita kepada kami Hammam telah mengabarkan kepada kami Oatadah dari 
Anas radliallahu 'anhu bahwa ada dua orang laki-laki keluar dari (rumah) Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di tengah malam yang gelap gulita dan (ajaibnya) pada kedua tangan 
keduanya memancar cahaya yang menyertai keduanya hingga ketika keduanya berpisah 
cahaya tersebut menjadi dua, mengikuti masing-masing kedua orang tersebut. Dan berkata 
Ma'mar dari Tsabit dari Anas bahwa Usaid bin Hudlair berserta dua orang dari kaum Anshar. 


Dan berkata Hammad telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Anas bahwa Usaid bin 
Hudlair dan 'Abbad bin Bisyir bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


Bab: Sifat terpuji Mu'adz bin Jabal 


3 و دو و kera A ATANG‏ ى : امه | ميم Sl E BA‏ 
حدتنى محمد بن ١‏ رحد aa Nenen‏ 


Dak nya ST AN A ita i SS la gak Ap TN AA KAT : ELE ÉN و رضي‎ jaka 


Jai مولي حْدَيََدوَيَ‎ ala a patah 


3522. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin AA telah bercerita kepada kami 
Ghundar telah bercerita kepada kami Syu'bah dari 'Amru dari Ibrahim dari Masrug dari 
'Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ambillah bacaan al-Qur'an dari empat orang. Yaitu dari Ibnu Mas'ud, Salim, 
maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab dan Mu'adz bin Jabal". 


a 


Bab: Sifat terpuji Sa'd bin Ubadah 

KE a PN EL JENIS KAN SIA AN GE SAS Ba GS 
AN Sea AINI aa له‎ AAN SEA يو‎ jú 
WBS run AE, NAHH PPAS PAK 


G 4 Go 


الْإِسْلَام أَرَىرَ LAN IRI. Naa para NAGA‏ َلاس كثير 


3523. Telah bercerita kepada kami Ishag telah bercerita kepada kami 'Abdush Shamad telah 
bercerita kepada kami Syu'bah telah bercerita kepada kami Oatadah berkata, aku 
mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu, berkata Abu Usaid, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: ""Sebaik-baik kampung tempat tinggal kaum Anshar adalah kampung 
Bani an-Najjar kemudian Bani 'Abdil Asyhal kemudian Bani Al Harits bin Khazraj kemudian 
Bani Sa'idah. Dan setiap tempat tinggal seluruh kaum Anshar adalah baik". Maka Sa'ad bin 
'Ubadah, diantara orang yang terdahulu masuk Islam berkata: "Aku menganggap Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam lebih mengutamakan orang lain terhadap kami". Maka 
ucapannya dibalas: "Justru beliau telah mengutamakan (menyanjung) kalian dibanding orang 
lain". 


قال اب 


Bab: Sifat terpuji Ubay bin Ka'b 


5 


AAN نموق قاذ ذکر‎ aa Ana الو ليد دتا يهڪ فر و‎ Al 4 
Ka Agla gal TN APA AH NA YG LA Aja P PERAK e Fan 


. 


5 جَبَلِوَ‎ 3323 aksa NG ganda sa Aa garan AN AÉ bya اال وين ار ا‎ aa 


3524. Telah bercerita kepada kami Abu Al Walid telah bercerita kepada kami Syu'bah telah 
bercerita kepada kami 'Amru bin Murrah dari Ibrahim dari Masruq berkata; Nama 'Abdullah 
bin Mas'ud disebut-sebut di hadapan 'Abdullah bin 'Amru maka dia ('Abdullah bin 'Amru) 
berkata: "Dialah seorang yang senantiasa aku selalu mencintainya karena aku pernah 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambillah bacaan al-Our'an dari 
empat orang. Yaitu dari 'Abdullah bin Mas'ud, beliau menyebutnya lebih dahulu, Salim, 
maula Abu Hudzaifah, Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab". 


کو ونه 322 4 و و LELIN‏ و P KA LALALA‏ 0 27 
اع ا a‏ 


Hoa اين‎ SN ALAA SASAK 


A 
$ 


MERAH Par BILANG 
Sea أحكتاب) قال و ساني قال‎ | 


3525. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami 
Ghundar berkata, aku mendengar Syu'bah, aku mendengar Oatadah dari Anas bin Maik 
radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Ubbay: " Allah 
memerintahkanku agar membacakan "lam yakunil ladziina kafaruu min ahlil kitaab".. -al- 
Our'an Surah al-Bayyinah--. Ubay bertanya: "Apakah Allah menyebut namaku?". Beliau 
mejawab: "Ya". Ubbay pun menangis. 


Bab: Sifat terpuji Zaid bin Tsabit 


BN en apa ve SR EN SA حَدَدْنِي‎ 
ور وناب‎ IE ا‎ AE: كلمن‎ ias Sagala ا‎ AN aa 


E ae AÉ A ETE 


3526. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Basysyar telah bercerita kepada kami Yahya 
telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu; Pada zaman 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam al-Qur'an dihimpun pula (ditulis dan dihafal) oleh empat 
orang yang semuanya dari kalangan Anshar. Mereka adalah Ubay, Mu'adz bin Jabal, Abu Zaid 
dan Zaid bin Tsabit". Aku bertanya kepada Anas; Siapakah Abu Zaid itu?". Dia menjawab; 
"Salah seorang dari paman-pamanku". 


Bab: Sifat terpuji Abu Thalhah 


3 AA ge SA Ep الْعَرِير‎ AH SAS NE AH jasa ا‎ 


Ca 


lasase يكي الي صل ال‎ TA PAN AH? لَمُعَلَيهوَ‎ Dee ANA 


LA 


EYE siena ia t S 5 Sen Ka 
kasak حارف ال صل‎ Sa AN یو‎ An as ENG 


WA 


A - 


a يُصِيبكَ‎ SN, AGEN اللاي‎ ASI 5 DAA ينظ‎ 
A Pd PA Pd A 2 A 7 م و ءي‎ A رمو‎ 57 
ِأَرَى حَدَمْسُوقِهِمَا‎ AAA LA عَاڀَِة نڪا ي بک‎ GITA pos gé 


ESA 3‏ م Pan MEA Ak ên AN pané Pep Fa‏ ع نەف اك أو 


9 


BSE se nêdha NGA ia LANGIT اقم و‎ 


3527. Telah bercerita kepada kami Abu Ma'mar telah bercerita kepada kami 'Abdul Warits 
telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz dari Anas radliallahu 'anhu berkata, Ketika 
perangUhud orang-orang kabur dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedangkan Abu 
Thalhah tetap bertahan di dekat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk melindungi beliau 
dengan perisainya. Abu Thalhah adalah seorang yang ahli memanah yang apabila mengenai 
target langsung menembus kulit. Pada perang itu dia telah mematahkan dua atau tiga anak 
panah karena sangat kerasnya bidikannya. Ada seorang laki-laki lewat di hadapannya dengan 
membawa sarung anak panah dan berkata: "Berikan ini kepada Abu Thalhah". Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mendongakkan kepala beliau melihat keberadaan musuh, maka 
Abu Thalhah berkata: "Wahai Nabi Allah, demi ayah ibuku sebagai tebusannya, janganlah 
baginda mendongakkan kepala sebab bisa jadi ada panah musuh yang mengenai baginda. 
Cukup aku saja sebagai taruhannya. Sungguh aku melihat 'Aisyah binti Abu Bakr dan Ummu 
Sulaim, keduanya mengangkat pakaiannya setinggi mata kakinya sehingga terlihat perhiasan 
yang ada pada betisnya. Keduanya membawa kendi-kendi air untuk memberi minum kepada 
mulut-mulut dari orang yang terluka. Sementara itu pedang musuh telah mengenai badan 
Abu Thalhah dua atau tiga kali. 


Bab: Sifat terpuji Abdullah bin Salam 
eS يُحَدَ‎ Ia عت‎ NA ANE 


Te SAE YA is PASATA CEK a Wa و و و‎ Z 
شَهِدَسَاهِدُ مِنْنِي‎ Pa TT PA Kn 23 


ad 2‏ ا 


إِسَرَابِيلٌ عَلَ HANG INJEKSI (ata‏ ف الْحَدِيثِ 


3528. Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, aku mendengar Malik 
bercerita dari Abu An Nadlir, maula "Umar bin 'Ubaidullah dari 'Amir bin Sa'ad bin Abu 
Waggash dari bapaknya berkata, aku belum pernah mendengar Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam berkata kepada seseorang yang berjalan di muka bumi ini bahwa dia adalah calon 
penghuni surga kecuali kepada 'Abdullah bin Salam". Dia berkata lagi: "Dan untuknyalah ayat 
ini turun: "Wa syahida syaahidun min bani Israa'il" (OS. Al Ahgaf 10), atau yang ayat yang 
semisainya. Perawi berkata, "Aku tidak tahu apa yang dikatakan oleh Malik apakah yang 
dimaksudnya ayat atau hadits". 


TEA 2 


و 2 2 £ 4 2 
ANGGA ss‏ الاڪ ان عون عن مکو عن کی YEN‏ گنت 
“Ng‏ رم کے 7 و Lam 26 4 RA 11 A‏ 0 

Kra ani ya اهذار جل‎ Ara Pera iagt sn Na naa 
NYA 2% 4 2 ر‎ P دده + <2 2 ر‎ 1 
BEN ين َكَل الْمَسَجَدَقَالوَاهَدَارَ جل مِنَ هَل‎ an NGÊS Ba LAS SA 5 7 


D‏ و 


BIS AN ee JEN EA ARAHAN ي لا حَ انيفو ل مالا‎ ! ANANG 
SA من ساو خط اوه‎ Kana Anna Tabuh 


4 هر‎ dah Aak 7 2 NG Bg x gk. 3 1 Lo 2 
Saraba Jp قلت لا‎ KAH GNI Si ANE 3: MAN HEETE AM 


3 ر‎ 2 2 4 A 
AN Kota 2 PL وام‎ PA R te 4 ot 22? A “Tt 2 aA ر‎ 
Sad bl : Ah AL SALES قر قت حَنَّى‎ An BEA 


IKUTI ae‏ ب 


a? A 


LAB y Ni MAI xis De YA Panin DA 3 
عيذ‎ AND AS EN ES ی قاد‎ SAYA DA JO ENG مود‎ PA. 

Ié Aaile AAA PAIE SPAN IA CEARN se 
وَصِيفٌ مَكانَمِنَصَفُ‎ 


3529. Telah bercerita kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah bercerita kepada kami Azhar 
as-Samman dari Ibnu 'Aun dari Muhammad dari Oais bin 'Abbad berkata: Aku pernah duduk 
di masjid Madinah lalu datang seorang laki-laki yang nampak pada wajahnya tanda-tanda 
kekhusyu'an. Orang-orang berkata, "Inilah seseorang diantara calon penghuni surga". Orang 
itu kemudian mengerjakan shalat dua raka'at dengan menyempurnakannya lalu keluar 
masjid. Aku mengikutinya lalu aku berkata: " ketika anda masuk masjid tadi orang-orang 
mengatakan bahwa anda termasuk calon penghumi surga". Orang itu berkata, "Demi Allah, 
sungguh tidak patut buat seorangpun mengatakan hal yang dia tidak mengetahuinya. Aku 
akan ceritakan kepadamu apa alasannya. Sungguh aku pernah bermimpi pada zaman Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam lalu aku ceritakan mimpiku kepada beliau. Dalam mimpiku itu 
seolah aku melihat taman yang luas, suasananya yang hijau nan asri, di tengahnya ada tiang- 
tiang dari besi. Bagian bawahnya adalah bumi sedang atasnya adalah langit. Pada bagian 
atasnya itu ada tali. Dikatakan kepadaku: "Mendakilah". Aku katakan: "Aku tak sanggup". 
Kemudian datang kepadaku orang yang membantuku, lalu dia mengangkat bajuku dari 
belakangku sehingga aku mampu mendakinya hingga ketika sudah berada di atas aku 
pegang tali tersebut. Dikatakan kepadaku: "Berpeganglah". Maka aku sanggup 
memegangnya dan sungguh tali itu berada pada genggamanku". Kemudian aku ceritakan 
mimpiku itu kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam maka beliau berkata: "Yang dimaksud 
dengan taman itu adalah Islam sedangkan tiang-tang adalah tiangnya Islam dan tali itu 
adalah al-'urwatul wutsga (kalimat tauhid). Dan kamu berada dalam Islam hingga meninggal 
dunia". Orang itu adalah 'Abdullah bin Salam. Dan berkata kepadaku Khalifah telah bercerita 
kepada kami Mu'adz telah bercerita kepada kami Ibnu 'Aun dari Muhammad telah bercerita 
kepada kami Oais bin 'Abbad dari Ibnu Salam berkata: Kata Shiifu sebagai kata ganti dari 
minshaf". 


و و 15 A A‏ < و A Ca E A A Zo‏ راصم 
An ABANGAN bara 5‏ حَرّ ng‏ المَدِينَهُ فلقيت ANE‏ 
P Pd P Pa Pp a‏ 


a قا‎ Z An 74 ar 27 9 
Ba قال‎ AAN وَكَمَرَاَ‎ a ENI HASAN BLN بَنَسَلَِمرَضِيَ‎ 
Keti أو‎ ma حمل‎ ons Je a) SAR b JJ NG pega 


E AA SA SAN SA‏ البرك 

3530. Telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb telah bercerita kepada kami Syu'bah 
dari Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya: "Aku mengunjungi Madinah lalu bertemu dengan 
'Abdullah bin Salam radliallahu "anhu. Dia berkata; "Tidakkah sebaiknya kamu berkunjung ke 
rumahku, Nanti kusuguhi makanan terbuat dari tepung dan kurma dan kamu masuk ke 
dalam rumah. Kemudian dia berkata lagi: "Sungguh kamu sekarang berada di negeri praktek 
riba sudah merajalela. Jika kamu bersama seseorang yang benar akan kutunjukkan 
kepadamu orang yang memiliki buah tin dan gandum atau biji-bijian, tapi janganlah kamu 
mengambilnya karena itu barang hasil riba". An-Nadlar, Abu Daud dan Wahb tidak 
menyebutkannya dari Syu'bah tentang "rumah". 


Bab: Pernikahan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dengan Khadijah 


A 3217224 ر‎ 
4 > Laga JG pad م‎ MAN EA ن ابيد قال‎ ETES SEE محمد‎ NG 


A 3‏ و 


Kangin be D SS a a 5 DI LAI FILA عَلِيّارَضِيَ‎ 
dagang KAN رضي‎ ba iga jak nai ee 
i G GEA ARSENAT Ar 


3531. Telah bercerita kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami 'Abdah dari 
Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya berkata, aku mendengar 'Abdullah bin Ja'far berkata, aku 
mendengar 'Ali radliallahu "anhu berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepadaku Shadagah telah 
mengabarkan kepada kami 'Abdah dari Hisyam dari bapaknya berkata, aku mendengar 
'Abdullah bin Ja'far dari 'Ali bin Abu Thalib radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Wanita yang paling baik (pada zamannya) adalah Maryam dan wanita 
yang paling baik (pada zamannya) Khadijah". 


WEI ge AIA EKA EA Sa) SEA AE FN حَدَدتا‎ 
جني لما‎ AN SE li nyi سم اغ رت عل‎ SAN 


< As 2 A 


Kl ESA AN IIS وَإِنْ‎ DEN TE GU JAH RS AKSES 


3532. Telah bercerita kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah bercerita kepada kami Al Laits 
berkata: Hisyam menuis surat kepadaku yang katanya isinya dari bapaknya dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha berkata, "Tidaklah aku cemburu kepada salah seorang istri-istri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Padahal ia 
meninggal dunia sebelum beliau menikahi aku. Dan disebabkan aku sering mendengar beliau 
menyebut-nyebutnya (memuji dan menyanjungnya) dan Allah memerintahkan beliau untuk 
memberi kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan rumah terbuat dari 
mutiara (di surga kelak). Dan apabila beliau menyembelih kambing, beliau selalu 
menghadiahkan bagian kambing itu untuk teman-temannya Khadijah apa yang dapat 
mencukupi mereka". 


AN AN pa ae ن عن هام ن‎ KE SSI Aga an 3 PTA 5 


LA 


BU kan KA PENA P 
sama, PAR AA a اتو َرَو جني بََدَهَابتَلاث‎ 


£ L£ 4 
Pa 
r .9 "GB | 
MAKA 
Z س اس ر‎ 


3533. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin 'Sa'id telah bercerita kepada kami Humaid 
bin 'Abdur Rahman dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata; "Tidaklah aku cemburu kepada salah seorang wanita sebagaimana kecemburuanku 
terhadap Khadijah karena seringnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebut- 
nyebutnya (memuji dan menyanjugnya) 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Beliau menikahi 
aku tiga tahun setelah Khadijah meninggal dunia dan Rabbnya 'azza wajalla memerintahkan 
beliau atau memerintahkan Jibril "alaihis salam untuk memberi kabar gembira kepadanya 
bahwa dia akan mendapatkan rumah terbuat dari mutiara (di surga kelak) ". 


GTA دوم‎ 


NG AMA IE nye PL SAS أي‎ Sia محمد بن حس‎ EEA 
WE La goa iulas A a 
a AA PEE ANA 


AA 


EÉ LINA ARANG i aging Kise Jeun فِصَدَايقَ‎ 
ر‎ e YA P 
ARAE 


3534. Telah bercerita kepadaku 'Umar bin Muhammad bin Hasan telah bercerita kepada 
kami bapakku telah bercerita kepada kami Hafsh dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah 
radliallahu 'anhu berkata; "Tidaklah aku cemburu kepada salah seorang istri-istri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam sebagaimana kecemburuanku terhadap Khadijah. Padahal aku 
belum pernah melihatnya. Akan tetapi ini karena beliau sering sekali menyebut-nyebutnya 
(memuji dan menyanjungnya) dan acapkali beliau menyembelih kambing, memotong- 
motong bagian-bagian daging kambing tersebut, lantas beliau kirimkan daging kambing itu 
kepada teman-teman Khadijah. Suatu kali aku pernah berkata kepada beliau yang intinya 


seolah tidak ada wanita di dunia ini selain Khadijah. Maka spontan beliau menjawab: 
"Khadijah itu begini dan begini dan dari dialah aku mempunyai anak." 


ر بره 


SAN رضي الله هماسر‎ AI EBT 2 33 ALA CM ATA KE 
EN AB LA DA a NE ke 


3535. Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Isma'il 
berkata: Aku bertanya kepada 'Abdullah bin Abu Awfaa radliallahu 'anhu; "Apakah Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam pernah memberi kabar gembira kepada Khadijah?" Dia 
menjawab, "Ya pernah, berupa rumah yang terbuat dari mutiara (di surga kelak) yang isinya 
tidak ada suara hirup pikuk dan kelelahan". 


IM 


ر اک ور “و 5 PA - - -A br‏ 0 ر ر 06 had‏ وم 2 
ا 7 JA JASA‏ عَنَعْمَارََعَنَ أي رُْرْعَدَعَنَ أي هْرَيَرََرَضِيَ BAN‏ 
A AA A ee 91. 9 AA‏ 2 اداه عم 
a PUSA DIA Andi AM‏ فَقَالَيَارَ وال AN‏ ديك قدا نت مَعَهَا إِنَاءٌفيه! ARE‏ 


NG aigeal iss مِنِي‎ Sia KANGA PA 2 
عَنْهِمَامِعَنَأبِيهِعَنْعَايمَةَ‎ pal LA BY Ja ت فو لصتو قال اغیل:‎ 
kasak AN ا رخو‎ PE ABE IIA 


A Ne 


ARPA 


بسر > إو 22 هم وى A‏ م وي 5 p La, 247 A‏ 
فَعَرَفَاسَتَئَذَانَ حَدِيجَدَقَارَ ا للك قال basi ya KUE SEKAR‏ 


kh 275 


عَجايزة قر III gê‏ كتف الدَهْر SARS‏ 


3536. Telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah bercerita kepada kami 
Muhammad bin Fudlail dari 'Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
berkata; 'Malaikat Jibril 'alaihis salam mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
berkata: "Wahai Rasulullah, Ini Khadijah, datang membawa bejana berisi lauk pauk atau 
makanan atau minuman. Bila nanti dia sudah menjumpaimu, sampaikan salam dari Rabb- 
Nya dan dariku dan berilah kabar gembira kepadanya dengan rumah di surga yang terbuat 
dari mutiara yang isinya tidak ada suara hiruk pikuk dan kelelahan". Dan telah berkata Isma'il 
bin Khalil telah mengabarkan kepada kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari 
'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Halah binti Khuwalid, saudara perempuan Khadijah 
meminta izin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau teringat cara Khadijah 
meminta izin. Beliau tertegun sejenak namun segera berujar: "Ya Allah, ini Halah". "Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Aku menjadi cemburu karenanya lalu aku katakan: "Kamu 
mengingat terus si tua bangka peyot dari Ouraisy itu dan yang kedua rahangnya telah merah 
itu (sindiran untuk orang yang sudah tua). Dia telah lama mati. Padahal Allah telah memberi 
ganti untukmu dengan yang lebih baik darinya?". 


Bab: Jarir bin Abdullah al Bajali 
0 LA ود‎ 2 NGA 4, 2 7 P 9. و‎ RAW 
GEINE قال جر ير‎ A3 7 Kai NG قيس‎ NS : BISA Gl AA ES 
< sa 11 8 رار‎ 21-34 PANG WA رر‎ NA LG 
اصح‎ Nabati das ق‎ 


3537. Telah bercerita kepada kami Ishaq Al Wasithiy telah bercerita kepada kami Khalid dari 
Bayan dari Qais berkata, aku mendengarnya berkata; Jarir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu 
berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah melarangku menemui beliau 
sejak aku masuk Islam dan tidaklah melihatku melainkan beliau selalu tertawa". 


NJÊNG LAN sd الْجَاهِلِيَةبَيَتٌ يقال‎ 336 £ TEE ير‎ Pi ane 


LA 


ANG ASK BN‏ صل PE aa sel‏ يجي من 


- 
. 2 


AAEE AEA AE ESE Pena NAA 


AAEE 


3538. Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) dari Qais dari 
Jarir bin 'Abdullah berkata; Pada zaman Jahiliyah, ada sebuah rumah yang biasa dinamakan 
Dzul Khalashah dan juga biasa disebut al-Ka'bah al-Yamaniyah atau al-Ka'bah asy-Syamiyyah. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Apakah kamu bisa menjadi orang 
yang menenangkan kerisauanku dari Dzul Khalashah?". Aku segera berangkat menuju 
Baitullah bersama seratus lima puluh pasukan berkuda yang berani mati". Jarir berkata; 
"Maka kami hancurkan dan bunuh apa yang kami temui didalamnya lalu kami menemui 
beliau dan mengabarkan apa yang teah kami lakukan, maka beliau mendo'akan kami dan 
pasukan berani mati itu". 


Bab: Hudzaifah Ibnul Yaman 


JAE AI NS‏ ا Aa‏ 5 رَجَاءِعَنَهِسَام بْنِعْرْوَةَعَنَأَبِيهعَنَعَايسَدَرَضِيَ الله 
Me‏ كاايز خیرم AN‏ وور BAN Ate in‏ 


Ke ank pari EA, aa Ia PAGS] Tekh 


a A 


Ka BEN Gu س‎ MESIN ama 


3539. Telah bercerita kepadaku Isma'il bin Khalil telah mengabarkan kepada kami Salamah 
bin Raja' dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Ketika 
perang Uhud, kaum Musyrikin menderita kekalahan yang sangat telak lalu Iblis berteriak 
memanggil, wahai hamba-hamba Allah, awasilah barisan belakang kalian". Maka pasukan 
depan kembali mendatangi pasukan yang di belakang dan bertempur menghadapi pasukan 
yang di belakang (sehingga terjadi pertempuran sesama Kaum Muslimin). Hudzaifah 


memperhatikan pertempuran itu dan ternyata dia melihat bapaknya (Al Yaman), maka dia 
berseru, "Wahai hamba-hamba Allah (ia tujukan untuk prajurit muslim), itu bapakku, itu 
bapakku". 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Demi Allah, pasukan tidak mempedulikannya 
hingga mereka membunuh bapaknya". Hudzaifah berkata: "Semoga Allah mengampuni 
kalian". Bapakku, 'Urwah berkata: "Demi Allah, sejak peristiwa itu, Hudzaifah senantiasa 
mendapatkan kebaikan hingga bertemu dengan Allah (meninggal dunia) ". 


Bab: Hadits Zaid bin Amru bin Nufail 
nga Sign isen 5 na 
MEN صل‎ NG LAN Aga 5 KN APN AP Side aan 


2 


LAN 


HIT LA GE SI TEA PGA AA 


z% z 


PAGE a PP کان يَعِيبْعَلَ قرش‎ 4 PEN 4815 SEAL Aru 
إِعَظامًا‎ Sa MEA جحو‎ Na NATAH NGANGEN وار لهام‎ 


3540. Telah bercerita kepadaku Muhammad bin Abu Bakr dari Fudlail bin Sulaiman telah 
bercerita kepada kami Musa bin 'Uqbah telah bercerita kepada kami Salim bin Abdullah dari 
'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertemu 
dengan Zaid bin 'Amru bin Nufail di suatu jalan di bawah lembah bernama Baldah sebelum 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menerima wahyu. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam disuguhi hidangan makanan namun beliau enggan memakannya. Kata beliau, 
"Wahai Zaid, aku tidak memakan sesuatu yang kalian sembelih di atas nashab kalian (batu 
besar yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan yang ditujukan untuk behala) dan 
aku tidak akan memakan sesuatu kecuali yang disembelih dengan menyebut nama Allah". 
Dan Zaid bin 'Amru pernah mencela Ouraisy dalam perkara sembelihan mereka dengan 
berkata: "Kambing itu diciptakan oleh Allah dan Allah menurunkan air hujan dari langit 
untuknya, Allah juga menumbuhkan tumbuhan di muka bumi untuknya, kemudian kalian 
menyembelihnya tanpa menyebut nama Allah". Hal ini diungkapan oleh Zaid sebagai protes 
atas tindakan mereka sekaligus menganggapnya sebagai perkara yang tidak sepele. 


IE ES EA SS SEE SOE AA 3 AE 


wo سے‎ 


CNN SI ara AN عَالِمَامِنَ‎ AS SA A 


pa UI IA pb ad ega عر‎ Sa > قال لا کو نڪل يننا‎ pi aa 


LA 2 A 


Ap IPA ATP MARAN كد‎ ea ST AAA aah Na 


5 
السلا 


2 ركسعم‎ 2 2 0 REA A LAR 22 
ANA sa sÉ امم لم یکنو‎ Ian 3 5 NG S3 
Ka و ص وو‎ fyz رو‎ LT 
yaaa Kh aa a sa Tn SA 


A 
9 ر‎ Pd 


z fa, 


Ve BN NP ANA aa TA‏ ديا 


2 IM 
pa س ور ےس س‎ 


Kali sê nk SAN اهم و قال‎ An إن َشْهَدَأَنَعَلَ‎ pas 
Ki As NIK مُسَنِدا طهر‎ MAUNE BEA GTA KEN Ta TEA Ge 


A 


AMI 535 Ps Ippo‏ جل )5116 د 


PA 
II SELAI بيبا‎ NGE AA و ھا قا دا تر‎ BL MA S5 ng WI AC 00000 z ANE 152 
BNI, 15 1 
ک5‎ 2 BG a5 7 2 5019 


3541. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya), Musa berkata, 
telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah, aku tidak mengetahuinya kecuali apa yang 
diceritakannya dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Zaid bin Amru bin Nufail pergi ke 
negeri Syam mencari agama yang hendak dia ikuti. Kemudian dia bertemu dengan seorang 
'alim Yahudi (rahib) dan bertanya kepadanya tentang agama mereka. Zaid berkata, "Sungguh 
barangkali aku dapat memeluk agama kalian. Untuk itu tolong terangkan kepadaku". Maka 
rahib itu berkata, "Janganlah kamu mengikuti agama kami kecuali jika kamu mau mendapat 
bagian dari murka Allah". Zaid berkata: "Tidaklah aku lari melainkan karena menghindar dari 
murka Allah, dan selamanya aku tidak mau menanggung sedikitpun dari murka Allah. Maka 
bagaimana mungkin aku mampu menanggungnya?. Apakah engkau dapat menunjukkan aku 
kepada agama yang lain?". Rahib Yahudi itu berkata: "Aku tidak tahu kecuali agama yang 
hanif". Zaid bertanya: "Apakah yang dimaksud dengan hanif itu?". Rahib itu berkata: "Agama 
Nabi Ibrahim 'alaihis salam, dan dia tidak beragama Yahudi dan tidak pula Nashrani, dia tidak 
menyembah kecuali hanya kepada Allah". Maka Zaid pun pergi, kemudian dia bertemu 
dengan seorang 'alim Nashrani (pendeta) dan menceritakan seperti tadi, tetapi sang pendeta 
berkata: "sekali-kali tidaklah kamu mengikuti agama kami kecuali kamu akan mendapat 
bagian dari laknat Allah". Maka Zaid berkata, "Tidaklah aku lari melainkan karena 
menghindar dari murka Allah, dan selamanya aku tidak mau menanggung sedikitpun dari 
laknat Allah dan murka Allah. Maka bagaimana mungkin aku mampu menanggungnya? 
Apakah engkau dapat menunjukkan aku kepada agama yang lain?". Pendeta Nashrani itu 
berkata; "Aku tidak tahu kecuali agama yang hanif". Zaid bertanya: "Apakah yang dimaksud 
dengan hanif itu?" Pendeta itu berkata: "Agama Nabi Ibrahim 'alaihis salam, dan dia tidak 
beragama Yahudi dan tidak pula Nashrani, dia tidak menyembah kecuali hanya kepada 
Allah". Setelah Zaid merenungkan apa yang mereka katakan tentang Ibrahim 'alaihis salam, 
Zaid pergi dan setelah nampak dia berdo'a: "Ya Allah, aku bersaksi bahwa aku memeluk 
agama Ibrahim". Dan Al Laits berkata: Hisyam menulis surat kepadaku dari bapaknya dari 
Asma' biti Abu Bakr radliallahu "anhuma berkata: Aku melihat Zaid bin 'Amru bin Nufail 


berdiri sambil menyandarkan punggungnya di Ka'bah seraya berseru: "Wahai sekalian kaum 
Ouraisy, demi Allah, tidak ada seorangpun dari kalian yang berada di atas agama Ibrahim 
selain aku". Zaid dahulu adalah orang yang mempertahankan hidup anak perempuan yang 
biasanya dikubur hidup-hidup dan dia berkata kepada seseorang yang hendak membunuh 
putrinya: "Janganlah kamu membunuhnya karena aku yang akan mencukupi kebutuhan 
hidupnya". Maka dia mengambil anak perempuan itu dan apabila anak perempuan itu sudah 
beranjak menjadi dewasa, Zaid berkata kepada bapak anak perempuan itu; "Jika kamu mau 
aku serahkan anak ini kepadamu, dan jika kamu mau aku bebaskan kamu dari kebutuhan 
hidupnya". 


Bab: Pembanguan Ka'bah 


<í 


BAE PERTE ANG RAGA a ANA AH KA, KENENG 
NG Me gala sale ANDA  N بٿ‎ La ANG a 
d) saha ANA kasa AN صل‎ A i 
SAE AAS NG AN NGGI És ANG AERP AAN E 


3542. Telah menceritakan kepadaku Mahmud telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq 
berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku 
'Amru bin Dinar dia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; Ketika 
Ka'bah dibangun (diperbaiki) Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 'Abbas mengangkut 
bebatuan. Saat itu Al 'Abbas berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Ikatlah kain 
sarungmu pada lehermu karena dapat melindungimu dari bebatuan". Tiba-tiba beliau 
tersungkur ke tanah (jatuh pingsan) dengan kedua matanya terbelalak menengadah ke 
langit. Kemudian beliau sadar dan berkata: " sarungku, sarungku". Kemudian beliau 
mengikatkan kain sarungnya kembali (dengan kuat). 


7 A A IRA و اع‎ - 2 2 7 DIHE a <i 
PLEN ailis ANA AN PASS 


2 


BS San حول الب‎ E EÊ عليه و سد ل‎ be AS 
ASING اله جدر ص یر‎ GE A 5 


3543. Telah menceritakan kepada kami Abu an Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Amru bin Dinar dan 'Ubaidullah bin Abu Yazid keduanya berkata; 
Pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam belum ada pagar di sekeliling Baitullah. Saat itu 
mereka shalat di sekeliling Baitulah hingga ketika zaman 'Umar (berkuasa), dia membangun 
pagar di sekelilingnya. 'Ubaidullah berkata; "Ketika dibangun itu pagarnya masih pendek lalu 
ditinggikan oleh Az Zubair (ketika berkuasa). 


Bab: Masa-masa jahiliyah 


2.1 12 <s 0 EEP S9 < 159, کو ييار وم‎ 159, 
1335 LE | حَدشتاهشام‌قال 3 أي عَنْعَايِضَدَرَضِيَ‎ GAS WNA SHS 
Kea D : LAN ye NG KADHANG APA عَاشُورَاءَيَوَ‎ 


1 td 


VAR AA SA E WA 59 Aib aana a gaal‏ يصق 


3544. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
telah menceritakan kepada kami Hisyam berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku 
dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; Pada zaman Jahiliyyah, hari 'asyura (tanggal sepuluh 
Dzul Hijjah) adalah hari dimana kaum Ouraisy biasa berpuasa, dan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam juga melakukan puasa pada hari itu. Ketika beliau sudah tiba di Madinah, beliau 
tetap berpuasa pada hari itu dan memerintahkan kaum Muslimin melakukan puasa (sebagai 
kewajiban). Namun setelah turun perintah shaum bulan Ramadlan, bagi siapa yang mau 
dipersilahkan berpuasa hari 'asyura dan siapa yang mau juga boleh untuk tidak 
melakukannya. 


lE JELEN P LAS LI ABK HA SAS DA SAS 


NENG NENG GN Oa ad w ر‎ 84 - ٤ 4 “|2 w7 5 Giz 2,2 
\ E E کی وی ر‎ 7 


GILA AI قال دم رسو‎ ak ENGGAN gank SE الَبَ ر و‎ 


ga” P 


E 
Un 
èx 
X 
EN 

N 
IN 
T 


EEE بار‎ JELAS a SEA GEA A sgi BAYA 
An 5 


Á% jai 


3545. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib 
telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata; Orang-orang menganggap bahwa melaksanakan 'umrah pada bulan-bulan 
haji adalah kejahatan yang besar di muka bumi, dan mereka menjadikan bulan haram adalah 
bulan Shafar, dan mereka berkata, "Jika luka sudah sembuh (pada unta setelah melahirkan) 
dan sisa-sisa pelaksanaan haji sudah hilang maka baru dibolehkan 'umrah bagi mereka yang 
mau ber'umrah". Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan para shahabatnya tiba di Makkah pada hari keempat bulan Dzul Hijjah. 
Mereka bertalbiyyah untuk haji, dan Nabi shallallahu "alaihi wasallam memerintahkan 
mereka agar menjadikannya sebagai niat 'umrah. Hal ini menjadi perkara yang besar bagi 
mereka sehingga mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa saja yang halal (dibolehkan)?". 
Beliau menjawab: "Semuanya halal (boleh) ". 


2 0 WA g 2 5 - ر‎ 7 4, 277 z 57 24 WA 
DEA é aa Mam AH) gi 532 NG NG, Ken AA 
KERA SAN 00 PA Watak aa جد کال‎ 


3546. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, 'Amru pernah berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Al 


Musayyab dari bapaknya dari kakeknya berkata: Pada zaman jahiliyyah pernah terjadi banjir 
yang menggenangi lembah yang ada diantara dua bukit (sekitar Ka'bah) ". Sufyan berkata: 
Dan dia berkata bahwa hadits ini merupakan fakta sejarah yang pernah terjadi. 


2 2 4 


KAIN ahi aan BPA Sin KAN PA Si 


ا 


PA ُو احَجَتَ مُصْمِتَدَكَالَ‎ KAN IKUT Se IE AAA 
BEN PAN ANEH He Kanya Ades هالا‎ 
SELEKSI a 3 Beya Nia PLAN 
اتقام ٽ ب ڪ م بنٽڪ‎ LA GS IS TEA بعد‎ agi Wa, AS 
ASASI GENG gah AA ek IN IA SAN 

ANU 


3547. Telah menceritakan kepada kami Abu an Nu'man telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Bayan Abu Bisyr dari Qais bin Abu Hazim berkata: Abu Bakar menemui seorang 
wanita suku Ahmas (Ouraisy) yang bernama Zainab, lalu dia melihat bahwa wanita itu tidak 
mau berbicara. Abu Bakar bertanya: "Kenapa dia tidak mau berbicara?" Orang-orang 
menjawab, "Dia (bernadzar untuk) berhaji dengan tidak berbicara". Maka Abu Bakar berkata 
kepada wanita itu: "Berbicaralah, karena perbuatanmu ini tidak halal. Ini termasuk 
perbuatan jahiliyyah". Lalu wanita itu berbicara dan bertanya: "Kamu siapa?" Abu Bakar 
menjawab, "Hanya seorang laki-laki dari kaum Muhajirin". Wanita itu bertanya lagi: 
"Muhajirin yang mana?". Abu Bakar menjelaskan: "Dari suku Ouraisy". Wanita tu kembali 
bertanya: "Quraisy yang mana kamu?". Abu Bakar menegaskan: "Kamu ini banyak bertanya. 
Aku ini Abu Bakar". Wanita itu berkata: "Apa yang membuat kami eksis di atas kebaikan dari 
apa yang Allah datangkan setelah zaman jahiliyyah ini?" Abu Bakar menjawab: "Yang 
membuat kalian tetap di atas kebaikan adalah selama pemimpin-pemimpin kalian 
istiqamah". Wanita itu bertanya: "Siapakah para pemimpin?". Abu Bakar menjawab: 
"Bukankah kaummu memiliki para pembesar dan tokoh yang memerintahkan mereka lalu 
mereka menta'ati pemimpin mereka?". Wanita itu menjawab: "Ya benar". Abu Bakar 
berkata: "Mereka itulah para pemimpin masyarakat". 


EA AA ina نحشا ع‎ pi 2 SARANA 3 Bas 


2 


S 4 Kes 2 ش في ال 2 جَدِكَالتفَكَانَتَ‎ fho Ga soloa PAASA 


LA 


A أكثر‎ 2000 ser Siar يو مالو وشا‎ IE ana ES SEKS 


P 5 4 22 gan 
AAN AIA جت جو ير‎ Ter مالو سا‎ Ka AE LES AG 


1 A 8. AAI“ > 2 7 2 5 2 2 1 4 ka 
SI PASS Hana : JAPAN مها سطعلا‎ kal Sa 


EN Ne 


SA Gap AA SA SANGA is‏ يك 


3548. Telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abu Al Maghra' telah mengabarkan kepada 
kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari "Aisyah radliallahu 'anha berkata: Ada 
seorang wanita berkulit hitam yang bekerja dengan beberapa orang Arab yang telah masuk 
Islam. Wanita itu memiliki rumah kecil lagi sempit di dekat masjid. "Aisyah radliallahu 'anha 
melanjutkan: Dia pernah datang lalu bercerita di hadapan kami. Jika telah selesai dari 
ceritanya dia bersya'ir: Peristiwa selendang adalah salah satu dari keajaiban Rabb kami. 
Sungguh peristiwa itu terjadi di negeri kafir yang kemudian Allah menyelamatkan aku. 
Tatkala dia terus saja bersya'ir, 'Aisyah bertanya kepadanya, "Apakah hari selendang itu?". 
Wanita itu berkata: "Pernah ada seorang anak wanita keluar kepada sebagian keluargaku 
dengan membawa selendang yang terbuat dari kulit. Kemudian selendang tersebut terjatuh 
darinya, tiba-tiba seekor burung menyambar dan mengambilnya karena mengira selendang 
itu daging. Tetapi orang-orang menuduh aku dan menyiksa aku hingga mereka 
menggeladahku dari bagian depanku. Ketika mereka berada di sekelilingku dan aku dalam 
keadaan gundah tiba-tiba burung itu datang dan dan berputar-putar di atas kepala kami, 
kemudian melemparkannya. Orang-orang pun mengambil selendang tersebut. Maka aku 
berkata kepada mereka, Itulah yang kalian tuduhkan kepadaku padahal aku berlepas diri dari 
tuduhan itu". 


CAKE مر رضي‎ ja ja pas SANA A EA KAKA ANA 


Vyas Seba aa A iasi 


A sag A [4 
2 41 012 


3549. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
Ja'far dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar radliallahu "anhuma, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Ketahuilah, barangsiapa yang bersumpah janganlah bersumpah 
kecuali atas nama Allah". Dahulu orang-orang Ouraisy bila bersumpah menggunakan bapak- 
bapak mereka lalu beliau bersabda: "Janganlah kalian bersumpah atas nama bapak-bapak 
kalian". 


SAS Li ANE TA PAN AI A SAE cal a ۶ Pa 


هماه 


KE JAG ENG aé ga sé لاق‎ ayakan ant ab 


se Pa As‏ 2 وأ و و . ع2« عو 
يفو مو ها يفو لو رادا راوها MA SA GAS‏ 


3550. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa 'Abdurrahman bin 
Al Qasim bercerita kepadanya: bahwa Al Qasim pernah jenazah lewat di depannya tetapi dia 
bangun, dan dia mengabarkan dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa dia menuturkan: 
"Dahulu orang-orang Jahiliyyah berdiri bila jenazah lewat dihapadan mereka, dan mereka 


berkata jika melihatnya: "Kamu dahulu bersama keluargamu namun kini tidak". Mereka 
mengucapkannya dua kali. 


Ng garang عاي إِسَحَاقَعَنْعَمْرِو‎ Naa ja Pera UN ڳاس‎ 223 9 2 7 Pan 
SEMASA ingi الا فيضو دمن‎ MSU قا لغم رضي‎ 


JEANS ds GG kaa pané pe o 
3551. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin 'Abbas telah menceritakan kepada kami 
'Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Ishaq dari 'Amru bin 
Maimun berkata, 'Umar radliallahu 'anhu berkata; "Sesungguhnya orang-orang musyrik 
(ketika berhaji) tidak bertolak dari Jam'un hingga matahari terbit dari balik gunung Tsabir. 
Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyelisih mereka dengan bertolak sebelum 
matahari terbit". 


A? - 2 9 2 A 3 Ta AL 2 2 و‎ 07 
SEA MAN gni IA قا فلتلا ي‎ AA, ba 
A A أي‎ EA MEA EA LA A lia LE و‎ Ta Ke 
Gum LS 


3552. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Ibrahim berkata, aku berkata kepada Abu 
Usamah, apakah Yahya bin Al Muhallab telah menceritakan kepada kalian, telah 
menceritakan kepada kami Hushain dari 'Ikrimah tentang firma Allah: Wa ka'san dihaagan. 
Dia berkata, itu artinya gelas yang penuh dengan minuman". Dia ('Ikrimah) berkata, dan 
berkata Ibnu 'Abbas: aku mendengar bapakku berkata pada zaman jahiliyyah; "Berilah kami 
minum dengan gelas-gelas yang berisi minuman". 


4 


BMA aa ag GE aj Lata مح‎ AAA براح‎ AH 
IE ANN a an A 1 BA Sa sa BA 
Aan mena Taj Aa 

Ende Tai 


3553. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari 'Abdul Malik dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalimat yang paling benar yang dikatakan seorang 
penyair adalah kalimat yang dikatakan oleh Labid. Dia bersya'ir, "Segala sesuatu selain Allah 
adalah bathil". Dan hampir saja Umayyah bin Abu ash Shalt masuk Islam. 


< 2 A Z - ep NEG -21 AH ANA ر يسم‎ 
Aa Aa He a e ea ANG 


ا مل عبر 04 


Anas SAT ANGER JG BA يا كلمن َر ا‎ SA 


رص ر ر ا ر SNG‏ ره وو 4 u4 - Kan Na da ah Lu.‏ دا 
sala S‏ قال Peny HREAN il GEA YES ES‏ 


ls ne SAN S Na LI NAGA LG 
3554. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku saudaraku dari 
Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari Al Qasim bin 
Muhammad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Dahulu, Abu Bakar mempunyai seorang 
pembantu yang bertugas mengambil pajak untuknya. Abu Bakar pernah memakan dari 
bagian pajak itu. Pada suatu hari pembantunya itu datang dengan membawa makanan, lalu 
Abu Bakar memakannya. Maka pembantunya itu berkata kepada Abu Bakr: "Tahukah kamu 
barang yang kamu makan itu?". Abu Bakar bertanya: "Apakah itu?". Pembantunya berkata: 
"Dahulu pada zaman jahiliyyah aku adalah orang yang pernah meramal untuk seseorang 
(sebagai dukun) dan aku tidak pandai dalam perdukunan kecuali aku menipunya, lalu orang 
itu mendatangiku dan memberikan sesuatu kepadaku. Itulah hasilnya yang tadi kamu 
makan". Maka Abu Bakar memasukkan jarinya ke dalam mulutnya hingga memuntahkan 
segala sesuatu yang ada di dalam perutnya. 


A ak, z 16 27 12? z - 201 
ISS قال‎ dah NE BINUS یحی‎ AGA حدثتامسد‎ 


و 


ks E Ja IA! الْجَاهِلِيَدَيكَبَايَعُونَلَحُوم الْجَدْ‎ 
WEE la EN صل‎ AAS A 


3555. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata: Dahulu orag-orang jahiliyyah menjual daging anak unta yang masih dalam 
kandungan. Dia berkata: Yang dimaksud dengan habalul habalah adalah unta dibeli berupa 
apa yang ada dalam kandungannya kemudian unta tersebut mengandung apa yang diperjual 
belikan itu, maka kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang praktek jual beli 
seperti itu. 


PEAN MANGU ANAN عَيَلا ن بن جر ير‎ ANA Ka SSS 
NGANG مك كَذَارَكَذَايَوَ‎ BSN AS كَذَايَوَمَ‎ Sa FAAN كَانَّيَقّو‎ 


3556. Telah menceritakan kepada kami Abu an Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Mahdi, Ghailan bin Jarir berkata: Kami pernah mendatangi Anas bin Malik lalu dia bercerita 
kepada kami tentang kaum Anshar. Saat itu dia berkata kepadaku: Kaummu berbuat begini 
begini pada hari ini dan hari ini, kaummu berbuat begini begini pada hari ini dan hari ini. 


Bab: al Gasamah pada masa jahiliyah 


LL 4 


atia Ken EA AA AR SA الوا رٿ‎ UGA A حدکتا ابو‎ 
2 ada بني هَاضِ ع كور‎ ME AE ES TAS SN ESAI SAE 


A 4 z 
Aa e Anta ا‎ A 
sana فَانْطْلقَ‎ AN SS ya AA 


- 
م هس 


ae وو‎ 1 57 Z Bag 4 2 و دع باع‎ 2 Å 22 
Mak KSN ANG GG aa Jún ia 2-3 WATANG 


4 
3E وات‎ ta 2 


a 


ANGKA‏ مس 


MEN EA PE aan pa:‏ او MINI PAS NANA‏ لم 


عرو 

ALA a ajah, AA PEA AE IEG 

b ENJANG SAI NASI napa‏ رِسَالدَمَرَةمِنَ 

PBS Pesan EMS SRS SIB KAN‏ تاوا لبي ڪَاضم 
WEE OLI Pa HA JAH‏ 


KALANA AA py ut A JABA en 2 ISUISAL j Wen 


a 


Tera‏ 2 > كي اي 


Ea EA IS 2153 


LARIS IN LARI AI EN KS Ji 
TES NAM SG MEE هاش‎ PIA NG بني هاش و‎ TENG Soda الو‎ 
IEEE EMIS AL uri D 3 


2 
TAG و‎ 


شت انوي امن MEA NGONG Ja‏ إن شىك حَلَفَ IN Ba Bira AA‏ فة 


aed 


Ne SELESAI Sai APA MAA YO PEN 


Pd PA A 
وار‎ 22 22t و و3 سام ا م >ه‎ e Mn 
Lani ضور‎ RAIN ia ji plan اني ي‎ GEN EPA E 


۰ 
Z 


taa NAN PAGE مَس ينر‎ 3 NOS ala AN صم‎ 
2 ا 2 رع :ضر‎ 2 P 7 GA 2 

AWAN M5 کمينِي‎ TAHAN Ea po aa ا‎ 
ia INI ar EN AE كفو اکال‎ AN PASAL saa 


?ےآ 3 


Sana ima NGANGEN 


3557. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Qathan Abu Al Haitsam telah menceritakan kepada 
kami Abu Yazid Al Madani dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: 
Sesungguhnya sumpah yang pertama kali terjadi pada masa jahiliyyah adalah apa yang 
dilakukan oleh kami, Bani Hasyim. Dahulu ada seorang dari Bani Hasyim disewa oleh 
seseorang dari Ouraisy dari kabilah lain. Dia pergi bersamanya dengan untanya lalu lewatlah 
seorang laki-laki dari Bani Hasyim yang tali pegangan kantung airnya terputus. Dia berkata: 
"Tolonglah aku dengan seutas tali yang aku akan gunakan untuk mengikat pegangan kantung 
airku agar tidak ditumpahkan oleh unta". Maka diapun memberikan kepadanya seutas tali 
dan mengikat pegangan kantung airnya. Setelah mereka singgah, unta-unta itu didudukkan 


atau ditambatkan kecuali satu ekor. Lalu orang yang mengupahnya bertanya: "Mengapa 
unta yang satu ini tidak ditambatkan sebagaimana unta-unta lainnya?". 'pembantu tersebut 
menjawab, "la tidak memiliki tali". Orang yang mengupahnya bertanya lagi: "Kemana 
talinya?". Ibnu Abbas melanjutkan: Lalu penyewa tersebut melemparinya dengan tongkat 
sehingga menemui ajalnya. Kemudian seorang laki-laki dari Yaman melewati pembantu 
tersebut, maka pembantu tersebut berkata: "Apakah engkau akan menghadiri musim haji?". 
Orang itu menjawab: "Aku tidak hendak menghadirinya namun barangkali bisa saja aku 
menghadirinya". Dia bertanya lagi: "Apakah kamu mau menjadi orang yang menyampaikan 
suratku sekali saja sepanjang masa?". Orang itu menjawab: "Ya baiklah". Dia berkata: "Jika 
kamu menghadiri musim haji, maka berserulah: "Wahai keluarga Quraisy". Jika mereka 
menjawabnya, maka serulah: "Wahai keluarga Bani Hasyim". Dan bila mereka menjawab 
lagi, maka tanyalah tentang Abu Thalib lalu kabarkanlah kepadanya bahwa si fulan telah 
membunuhku karena tali." Kemudian orang yang disewa tersebut meningal. Ketika orang 
yang mengupahnya tiba, Abu Thalib menemuinya dan bertanya, "Apa yang diperbuat 
saudara kami?". Maka dia menjawab: "Dia sakit lalu aku mengurusnya dengan baik dan aku 
telah menguburkannya". Abu Thalib berkata; "Sungguh perbuatanmu sangat baik." 
Berlalulah beberapa waktu, kemudian laki-laki yang mendapat pesan untuk menyampaikan 
surat dari orang yang di sewa datang untuk menghadiri musim haji, dan dia berseru: "Wahai 
keluarga Quraisy". Mereka menjawab: "Inilah suku Quraisy". Dia berkata lagi: "Wahai 
keluarga Bani Hasyim" Mereka menjawab: "Inilah keluarga Bani Hasyim". Laki-laki itu 
berseru kembali: "Mana Abu Thalib?". Mereka menjawab; "Ini Abu Thalib". Laki-laki itu 
melanjutkan: "Si fulan memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan surat, bahwa si fulan 
telah membunuhnya karena sebab tali". Maka Abu Thalib menemuinya seraya berkata 
kepadanya, "Pilihlah salah satu dari tiga hal yang kami tawarkan. Jika mau, kamu dapat 
membayar dengan tebusan dengan seratus unta karena kamu telah membunuh keluarga 
kami atau jika tidak, lima puluh orang dari kaummu harus bersumpah bahwa kamu tidak 
membunuhnya. Jika kamu menolak, kami akan membunuhmu sebagai balasan karena telah 
membunuh shahabat kami". Maka laki-laki itu menemui kaummnya, lalu mereka berkata: 
"Kami siap bersumpah". lalu ada seorang wanita Bani Hasyim yang suaminya termasuk 
diantara orang-orang yang bersumpah dan telah melahirkan anak untuknya datang 
menemui Abu Thalib dan berkata: "Wahai Abu Thalib, aku senang bila engkau membolehkan 
anakku ini (sebagai pengganti) seseorang dari lima puluh laki-laki yang bersumpah dan 
janganlah engkau wajibkan sumpah kepadanya saat sumpah diwajibkan". Maka Abu Thalib 
menerimanya. Kemudian datang seorang laki-laki dari mereka dan berkata: "Wahai Abu 
Thalib, apakah kamu menghendaki sumpah lima puluh orang sebagai penggamti seratus 
unta yang berarti setiap satu orang menanggung dua ekor unta? Inilah dua unta dan 
terimalah dariku dan jangan engkau mewajibkan sumpah atasku saat sumpah itu 
diwajibkan". Lalu Abu Thalib menerima dua unta itu. Kemudian datanglah empat puluh 
delapan orang lalu mereka bersumpah. Ibnu 'Abbas berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada 
di tangan-Nya, belum berlalu masa satu tahun melainkan keempat puluh delapan orang yang 
bersumpah itu meninggal dunia". 


NENG | يُوأَسَامَدَعَنَهِمَامِعنَأَبيوِعَنْعَابِشَدَرَضِيَ‎ ASA BAE NENG 
SAS Nani YAN spa ANE Ja شو‎ La PENA LA 33 


dr 


aah Al bad 2a PANAI SAN RAHÉ Sisa Ha‏ دوَسَلّمفي ملف الْإسَلَاموَكَالَ 


PE NN EA Sia نالاد‎ pt و‎ Perak SA 
UEA INK AA Ga Dal SEN IIS 
KANAAN NS وَيَقُو لو‎ 


3558. Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Hari peperangan 
Bu'ats adalah peperangan yang ditunjukkan oleh Allah dalam kehidupan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah ikut 
terlibat pada hari bersejarah tersebut, saat para pemimpin saling bertengkar dan telah 
terbunuh para pembesat-pembesar yang dimuliakan kaum tersebut dan begitu juga banyak 
yang terluka dari mereka. Dan Allah juga telah menunjukkan kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang masuk Islamnya mereka". Dan Ibnu Wahb berkata, telah 
mengabarkan kepada kami 'Amru dari Bukair bin Al Asyaj bahwa Bukair, sahaya Ibnu 'Abbas 
bercerita keadanya, bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Sa'i dasar lembah 
antara bukit Shafa dan Marwah bukanlah sunnah. Karena dahulu orang-oang jahiliyyah 
mengerjakan sa'i juga disana dan berkata, "Kami tidak akan melewati al Bathha' melainkan 
dengan berlari-lari kecil. 


BERI فو‎ KANG Ea SAAC A2 SAS PEN محمد‎ ANENG 
Yes) Lia SESAMA SI عَبَّاسِرَضِي‎ 

2 2 57. 27 2 ا چ‎ Paud daa ALZ Pa نے چ‎ 

LATIN AS ARIS‏ باس قال ابن ا ار ولات ا 
BS SS AN A‏ سو PER BAGAN‏ 


3559. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi telah menceritakan 
kepada kami Sufyan telah mengabarkan kepada kami Mutharrif aku mendengar Abu as Safar 
berkata, aku mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Wahai manuisa, 
dengarkanlah apa yang akan aku katakan kepada kalian dan perdengarkanlah apa yang akan 
kalian katakan kepadaku dan janganlah kalian pergi lalu mengatakan Ibnu 'Abbas telah 
berkata, Ibnu 'Abbas telah berkata. Barang siapa yang thawaf mengelilingi Ka'bah di 
Baitullah hendaklah dilakukan dari belakang Hijir, dan janganlah kalian katakan al Hathim, 
karena dahulu ada seseorang di zaman jahiliyyah bersumpah dengan cara melempar 
cambuk, sandal atau busur panahnya". 

| 


ر 9 ودر 259 AR TA‏ ول 5 م 275 2 دود Na 2o’ AS,‏ مه PA‏ 
GA‏ نع بن EP‏ دْنَاهشبْمْعَنَ حصَين عَنَ عَم INI‏ يتف HN Pala‏ 
Z‏ 


AL JENG, 577262 A‏ کو 
SA gé BE Da‏ 
Telah menceritakan kepada kami Nu'aim bin Hammad telah menceritakan kepada‏ .3560 
kami Husyaim dari Hushain dari 'Amru bin Maimun berkata; "Aku pernah melihat di zaman‏ 
jahiliyyah seekor monyet sedang dikerumuni oleh monyet-monyet lainnya. Monyet itu telah‏ 


berzina lalu monyet-monyet lain merajamnya (melempari dengan batu) dan aku ikut 
merajamnya bersama mereka". 


BT. ML AILS Gea > SAN mo AA Na ر را الدع 223 6 ل هيم‎ 
SAE JELANG EN AL RE ERA SAS ALE S 


z 20 E su enakan aa 1‏ و 4 رم 
خلال الجا ANÉS BAS SS‏ 


NGANG, 


3561. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Ubaidullah dia mendengar Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Kebiasaan 
(yang masih ada pada ummat ini) dari kebiasaan jahiliyyah adalah mencela keturunan dan 
meratapi (kematian) ". Ubaidullah lupa perkara yang ketiga. Sufyan berkata: Orang-orang 
mengatakan, bahwa yang ketiga adalah meminta hujan lewat perantara bintang-bintang. 


Bab: Diutusnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, Muhammad bin Abdullah 


| Ara Pa و لسع‎ > KANCERA Fa aA 2 KA 
P P ب‎ A P Z P Z LS 


- 


A عرو‎ 3 p A 4 0 A 

TAA بک تلات عَشَرَ‎ KAG AR موھ‎ LAN و له صل‎ AA Si 
ar A 53 & 3 91 > و م ال سمس 2\2 يراه‎ - - 5 
TAN Kas Lae ثلاث‎ ? Na RIT الله يدو‎ Jaw ali) على سول‎ PI 


0 3 215 S و وروي‎ 4 - 2 7 7 9 
5 و ر‎ ZAH a PL AA 4 2 ANG A lha “e 8 d pa ba La 3 و‎ 


3562. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja' telah menceritakan kepada 
kami an Nadlar dari Hisyam dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma berkata, 
"Wahyu diturunkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau berusia empat 
puluh tahun, lalu beliau tinggal di Makkah selama tiga belas tahun, kemudian berhijrah ke 
Madinah dan tinggal disana selama sepuluh tahun hingga shallallahu 'alaihi wasallam 
diwafatkan". 


Bab: Peristiwa yang dihadapi Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam karena ulah kaum 
musyrikin 


AA و و‎ - Td G ra 2 “6 و‎ 2 26 
JANG يقو ل سيعت‎ SELANG A PI SAS bka SAS GAN SS 


7 TANG NG د" د م امه‎ Aga: Para MA وير ان‎ EPPS 21245 ر‎ A 456 
قدلقيتامِنالمشر كين‎ Gara | JL وهومتوسد بردةوهوي‎ Jasa صل‎ NE 
1 loat er CNA اہ ر ري ار‎ SANG 2 Tara 
Jaa) قَبَلكم‎ SAS ua PAS ra الله آلاتدعو‎ a y شدةفقلت‎ 

Î ر اا‎ is 2 2 Una و 221 ماك‎ 11 50 AS A 
و عصبي يصرفه در عن دينهو يوصع - رعلى‎ taka OP ر کو م ےر‎ 

2 A 2 

e SL INUL KANG انك‎ aa LK ا راتكه اكت‎ 34 
SAN س‎ Ja WAB Gatel ganas ف ذلك عن‎ rab Let راسو فی شق‎ jah 
24 {2 AN KAA Kar AN ر كما حاف‎ IU: aed 

. 5 . - 2 bagi ا‎ 3 
غتمه‎ de للهزادبيانو‎ 12 5 Sya mam إلى‎ A 


3563. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Bayan dan Isma'il keduanya berkata, kami mendengar Oais 
berkata, aku mendengar Khabab berkata: Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
ketika beliau sedang duduk beralaskan selendang di bawah naungan Ka'bah, saat itu kami 


sedang mengalami siksaan yang sangat keras dari orang-orang Musyrikin. Aku berkata: 
"Wahai Rasulullah, tidakkah tuan memohon pertolongan?" Seketika itu pula beliau bangun 
dengan muka merah lalu bersabda: "Sungguh diantara orang-orang sebelum kalian ada yang 
disisir dengan sisir besi lalu dagingnya terkupas dari tulangnya atau uratnya namun hal itu 
tidak memalingkannya dari agamanya, dan ada juga yang diletakkan gergaji ditengah 
kepalanya lalu kepalanya itu digergaji hingga terbelah menjadi dua bagian, namun siksaan 
itu tidak menyurutkan dia dari agamanya. Sungguh, Allah akan menyempurnakan urusan 
(Islam) ini hingga ada seorang yang mengendarai tunggangannya berjalan dari Shan'a 
menuju Hadlramaut tidak ada yang ditakutinya melainkan Allah". Bayan menambahkan: 
"atau (tidak ada) kekhawatiran kepada serigala atas kambingnya"'. 


IM 


FIEKE ÉN 23 NA ANE aE hA OAOE 222 داشان‎ ۶ 


امسا 


» 
Z 


ta‏ 4 د 


2 NG EA, ANA Ika SENIN BASE NET ISLAM 


BUS fó? SEA A pe IE saé PAT فر فَعَهُفَسَجَدَ‎ 


3564. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishag dari Al Aswad dari Abdullah radliallahu 'anhu berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam membaca surah an Najm lalu sujud (tilawah) dan tidak ada 
seorangpun melainkan ikut sujud kecuali seseorang yang aku lihat dia mengambil 
segenggam kerikil lalu mengangkatnya lalu sujud (menempelkannya ke keningnya) sambil 
berkata, "Bagiku ini sudah cukup". Sungguh aku melihat orang itu (di kemudian hari) 
terbunuh dalam keadaan kufur kepada Allah". 


و 


an a‏ مئالتي عل عليه عابيو سماو ketat. ENEH‏ باي 
Pr‏ و ردقه Bara SA sgass EA Jaga PA‏ 


ea‏ عَلَ xie AA Kia‏ ھک 
k a‏ 


r 


KA sa Ae PIA 7 22 | م2‎ A 2 

a وَأمَيَهَبَنَحَلف أو‎ aan AA Gan ES Geli MA قرش‎ 
gak papa Maa ر‎ ES De ا‎ PP 2 , < 23 G 

seba BIANG خلفا‎ Asal فألقوافي بتر غير‎ jasa 341 alus NA ALEJ 


3565. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari 'Amru bin 
Maimun dari Abdullah radliallahu 'anhu berkata; "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
sedang sujud dan di sekeliling beliau ada orang-orang Musyrikin Quraisy, datang 'Uqbah bin 
Mu'ayth dengan membawa jeroan (isi perut) hewan sembilihan lalu meletakkannya di 
punggung Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau tidak mengangkat kepala beliau 
hingga akhirnya datang Fathimah 'Alaihis Salam menyingkirkannya dari punggung beliau dan 
mengumpat orang yang telah melakukan perbuatan itu. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam berdo'a: "Ya Allah, aku serahkan (urusan) para pembesar Ouraisy kepada-Mu. 
Yaitu, Abu Jahal bin Hisyam, 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf 
atau Ubay bin Khalaf". Dalam hal ini Syu'bah ragu. Dan kemudian aku melihat mereka 
terbantai dalam perang Badar, mereka dilempar di sumur kecuali Umayyah atau Ubay yang 
anggota badannya terputus-putus dan tidak dilempar kedalam sumur. 


Ki, 356 Wala Ana ريد عَنْمَنْصُورِ حَدَدُنِي سويد ين‎ akal NN Ber ANA 


2 A 


sus كاذ‎ se ae LI AJE Peranan 
an 35523 Sd YENG Sn AN AN BEN Kas, 


Tai D و در‎ Ed 2 قا‎ Bi A 2 رر‎ A 
EEI Mai KAT SEA WANG DI ASI ke 
IDN PEN (BA SEBAYA GG SAMAN إا ر‎ ANG 7 


AAN) Jua ana 


TS 


PSP San KARI KA Lagi‏ جر اجه 


3566. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Jubair -atau dia berkata, 
telah menceritakan kepadaku Al Hakam dari Sa'id bin Jubair berkata, - 'Abdurrahman bin 
Abza menyuruhku, katanya, "Tanyalah kepada Ibnu 'Abbas tentang dua ayat ini dan apa 
maksudnya, yaitu yang pertama firman Allah dalam OS al Isra' ayat 33: ("Dan janganlah 
kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq (alasan yang benar) " dan 
yang kedua firman Allah dalam OS an Nisaa' ayat 93: ("Dan barangsiapa yang membunuh 
orang beriman dengan sengaja..."). Maka aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas, maka dia 
menjelaskan: Ketika turun firman Allah yang serupa ini pada surah al Furgan, orang-orang 
musyrik penduduk Makkah berkata, "Sungguh kita telah membunuh jiwa yang diharamkan 
Allah dan kita juga menyembah selain Allah dan kita telah banyak berbuat maksiat, maka 
Allah menurunkan firman-Nya yang artinya: "...kecuali siapa yang bertaubat dan beriman..." 
(OS al Furgan ayat 70). Nah, ayat-ayat ini turun untuk mereka. Adapun ayat yang ada dalam 
surah an Nisaa' adalah bila seseorang telah mengenal Islam dan syari'atnya, kemudian dia 
membunuh seseorang dengan sengaja maka balasan baginya adalah neraka jahannam”. 
Kemudian keterangan ini aku sampaikan kepada Mujahidmaka dia berkata: "Kecuali siapa 
yang menyesali perbuartannya". 


5 س بن لوّليد AP‏ بنمسلم دري وراي نوي بحیی ہن 8 ps‏ عن 
Sa‏ کر اس 


bo العا ص‎ APE A TAN Bi ب‎ es Aja 


E Pen 
PSA KECE Pes Mena jai JAN aan 


D 
0000 


00 4 و‎ A (GA Re TA WAP 7 MBA ta a 
ASEAN 59 yas I رَجَلا‎ SET) Miga saii Je ANA Saisi 


وو | دك م 2س ووو SA y‏ ل 57 مه مه ا 2 ka‏ 

GT ATU Kei KA 
NAH RIN وم 9 ر و ر‎ Sa 

Ps a AN الْعَاصِوَكَالَمُحَمَّدُ‎ 3 A 


3567. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepadaku Al Awza'i telah menceritakan kepadaku 
Yahya bin Abu Katsir dari Muhammad bin Ibrahim at Taymi berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Urwah bin Az Zubair berkata: Aku berkata kepada Ibnu 'Amru bin Al 'Ash; 
beritahukan kepadaku perlakuan yang paling keras yang dilakukan kaum Musyrikin terhadap 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dia berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang 
shalat di Hijir Ka'bah, tiba-tiba datang 'Ugbah bin Mu'aith lalu dia melilitkan kainnya di leher 
beliau dan mencekik beliau (dengan kain itu) dengan keras sekali. Kemudian datang Abu 
Bakar dan menarik bahu 'Ugbah lalu mendorongnya menjauhkan dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian Abu Bakar berkata, "Apakah kalian hendak membunuh orang yang 
mengatakan Rabbku Allah...." (AS. Ghafir ayat 28). Hadits ini di perkuat juga oleh Ibnu Ishaq, 
telah menceritakan kepadaku Yahya bin 'Urwah dari 'Urwah, "Aku berkata kepada Abdullah 
bin 'Amru. Dan berkata 'Abdah dari Hisyam dari bapaknya: "Dikatakan kepada 'Amru bin Al 
'Ash. Dan Muhammad bin 'Amru berkata dari Abu Salamah telah menceritakan kepadaku 
'Amru bin Al 'Ash. 


Bab: Islamnya Abu Bakr Ash Shiddig 


SEN ANISA SEN ANE bi 


Mala se ja ال ا‎ AN E aa CE RE 33 


ga‏ وار انو ایو بک 


3568. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Hammad Al Amuli berkata, telah 
menceritakan kepadaku Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Mujalid 
dari Bayan dari Wabarah dari Hammam bin Al Harits berkata, 'Ammar bin Yasir 
menceritakan; Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak ada sorangpun 
yang menyertai beliau melainkan lima orang hamba sahaya, dua orang wanita dan Abu Bakr. 


Bab: Islamnya Sa'd bin Abu Waqqash 


Ne 
N 
N 


BEM A ا عت‎ iaai إِسَحَاقٌَأخَيرَنَا أب‎ ba 


1 


N 


2 
- 


KAB Dih Bea‏ ناليم اليا 


“ 


a 


PALEN‏ س و و 
S3 Sea a a‏ 
الإسلام 
Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah mengabarkan kepada kami Abu Usamah‏ .3569 
telah menceritakan kepada kami Hasyim berkata, aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab‏ 
berkata, aku mendengar Abu Ishaq Sa'ad bin Abu Waqash berkata; "Tidak ada seorangpun‏ 
yang masuk Islam pada hari dimana aku masuk Islam. Dan sungguh aku telah berdiam‏ 


melewati tujuh hari, dan sungguh aku adalah Tsulutsul Islam (Orang ketiga yang masuk Islam 
dari kalagan orang merdeka yang telah baligh) ". 


Bab: Penjelasan tentang jin, 


pian Bana ai PA Ka Ma SANA pe‏ عَبَّدِ قال“ Ea‏ أبىقالَ 


0 P. 


BA SAI A a HA SAN ANG nn 


3570. Telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Ma'an bin 'Abdurrahman berkata, 
aku mendengar bapakku berkata; Aku bertanya kepada Masruq; "Siapakah yang 
memberitahukan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama-sama jin yang 
mendengarkan al Qur'an pada suatu malam?. Maka dia berkata: "Bapakmu, yaitu Abdullah 
bin Mas'ud, dimana dia berkata bahwa yang memberitahukan beliau tentang keberadaan jin 
itu adalah sebuah pohon". 


a F, - LA FANS 22 ر ر و و ور‎ 
Ger عن ي هر‎ SILIKA سَعِي دٍ قال‎ LINI JAE SAS MEN س‎ PSA 
Wandi 5 PUG 54352 2 33 e AG |z 2 اا‎ 


A Pd 


ES برو‎ agho SEN باو‎ BEAN حجار‎ ga JS en 
a AN) Pua aa S3 Pen هاف طرف ڌو‎ es 


“ 


BESI NG JA KI 15145 a; A 
uban ga NE 559 KANG SANA 
3571. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Amru bin Yahya bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepadaku kakekku dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, bahwa dia pernah membawakan sebuah kantung air terbuat dari kulit 
untuk wudlu' dan hajat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan dia mengikuti beliau dengan 
membawa kantung air tersebut, beliau bertanya: "Siapakah ini?". la menjawab: "Saya Abu 
Hurairah". Maka beliau berkata: "Carikanlah aku beberapa batu untuk aku gunakan sebagai 
alat bersuci dan jangan bawakan aku tulang dan kotoran hewan". Kemudian aku datang 
dengan membawa beberapa batu dengan menggunakan ujung bajuku dan meletakkannya di 
samping beliau. Kemudian aku pergi. Ketika beliau telah selesai, aku berjalan bersama beliau 
bertanya, "kenapa dengan tulang dan kotoran hewan?". Beliau menjawab: "Keduanya 
termasuk makanan jin. Dan sesungguhnya pernah datang kepadaku utusan jin dari Nashibin, 
dia adalah sebaik-baik jin, lalu mereka meminta kepadaku tentang bekal. Maka aku 
memohon kepada Allah untuk mereka agar mereka tidak melewati tulang dan kotoran 
hewan melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan". 


Bab: Islamnya Abu Dzar al Ghifari 


722 


PE zá pe NS GA BE NE ME عَمَرُو‎ AS 
ادي‎ PS as VE ga : LE Ie AN ega LA PENA gas 


2 


LAH 


HIS 231 IA el AN ya Sus Lega PENS Mihil ggb 
SAGA K ALA قۇل ور جع اي در قال‎ as SESI 


IN INA saga, An‏ ھک ا 


KASAR Janah 31 SEE JENG E SAN gada yaa DIA 


LA 
(3 


255 3 KE Fe Ia EKA nata PGA PS 
مَضْجَعِهِ‎ JII مسَى‎ aai 5 dada sale YAA Ga TAN Gam Ulas es 


Pee PA KAS AN به مهلا يسال‎ BIG 5 jas رجلا‎ SS 
5 NAH ANG 2533 WI Bika Man ANGGANG) Sesi 


z 
2 
3 


LAN LAN ya ECNE Ai jaman A wg ; 


P 


Lan YAN Ga NK LANGEN NG Da Haa NA ta 


4 


Ja saka gas MEDAN A ks gas BUS Jak AS AS a 
0 و‎ KANE 0 2 Kebun ~ 34 کک‎ 


Y 12‏ ر 


ra 


DAN a. 7 gh 


2 ع ر‎ 5 lla ري ا ايو‎ 2 e ل اليد ير‎ ana, -2% NA 56 
Ag Pn 1 A ad | eT 


Ana 23 A - (e e ر‎ 245 San ot 
4355 Be SES BN Nasi aaa PAKAN Na ES AA 


7 7 Z 


aké HE دارو‎ ANANA EA La 


3572. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin "Abbas telah menceritakan kepada kami 
'Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Al Mutsanna dari Abu Hamzah 
dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Ketika berita pengangkatan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sebagai Nabi sampai kepada Abu Dzar, dia berkata kepada saudaranya: 
"Berangkatlah kamu menuju lembah (Makkah) itu, dan kabarkan kepadaku tentang laki-laki 
yang mengaku sebagai Nabi ini dan mengaku berita dari langit datang kepadanya, 
dengarkanlah ucapannya kemudian kembalilah kepadaku". Maka saudaranya berangkat 
hingga sampai di Makkah dan mendengarkan apa yang diucapkan laki-laki yang dimaksud 


(Nabi), lalu dia kembali kepada Abu Dzar, dan berkata: "Aku melihatnya mengajak kepada 
keluhuran perilaku dan ucapan yang bukan sya'ir". Abu Dzar berkata: "Kamu belum bisa 
memuaskan apa yang aku cari". Maka Abu Dzar berkemas menyiapkan bekal perjalanan dan 
membawa kantong (terbuat dari kulit) berisi air hingga dia sampai di Makkah. Dia memasuki 
Masjidil Haram lalu mencari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam padahal dia tidak mengenalnya, 
dan dia juga tidak suka bertanya tentang beliau hingga masuk tengah malam. Akhirnya dia 
berbaring, dan 'Ali radliallahu "anhu melihatnya dan dia mengetahui bahwa dia orang asing. 
Tatkala melihat "Ali, dia mengikutinya namun satu sama lain tidak saling bertanya tentang 
sesuatu hinga pagi. Kemudian dia membawa kantong air dan bekalnya ke masjid dan berada 
di sana sepanjang hari itu namun dia belum juga melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
hingga sore hari. Kemudian dia kembali ke tempat pembaringannya, dan 'Ali lewat di 
hadapannya dan berkata, "apa yang akan diperoleh seorang lelaki jika mengetahui tempat 
tinggalnya?" Maka 'Ali mengajak tinggal bersamanya kemudian mereka berdua pergi namun 
satu sama lain tidak saling bertanya tentang sesuatupun. Hingga ketika hari ketiga, 'Ali 
mengulangi seperti sebelumnya dan mengajak tinggal bersamanya kemudian berkata, 
"Maukah kamu menceritakan maksud kedatanganmu?". Abu Dzar berkata: "Jika kamu 
berjanji dan membuat kesepakatan untuk memberikan petunjuk kepadaku maka aku akan 
menceritakan maksud kedatanganku". Maka 'Ali menyanggupinya dan memberitahukan 
kepada Abu Dzar, 'Ali berkata: "sungguh itu merupakan kebenaran, dia memang seorang 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Besok pagi ikutlah denganku, maka jika aku melihat 
sesuatu yang mengkhawatir dirimu, aku akan bangun seolah aku menuangkan air, dan jika 
aku bergegas maka ikutilah aku hingga kamu masuk ke dalam tempat dimana aku masuk." 
Maka Abu Dzar pun melakukannya. Dia berangkat mengikuti 'Ali hingga "Ali masuk menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Dzar ikut masuk. Maka dia mendengar ucapan 
beliau dan menyerahkan kedudukannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata 
kepadanya: "Kembalilah kepada kaummu dan sampaikan kabar kepada mereka hingga 
datang perintahku kepadamu". Maka Abu Dzar berkata: "Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, sungguh aku akan umumkan kalimat tauhid ini kepada mereka (Musyrikin) 
secara terang-terangan". Maka dia keluar lalu datang ke Masjidil Haram dan berseru dengan 
suara yang keras: "Asyhadu an laa ilaaha illallah wa anna Muhammdar rasululah". Seketika 
itu juga kaum Musyrikin terperangah lalu mereka memukuli Abu Dzar hingga terjatuh. 
Kemudian Al "Abbas datang mengangkatnya dan berkata: "Celaka kalian. Bukankah kalian 
tahu bahwa orang ini berasal dari suku Ghifar dan bukankah jalan perdagangan kalian 
menuju Syam melewatinya?". Maka 'Abbas menolong Abu Dzar dari perlakuan mereka. Esok 
harinya Abu Dzar kembali mengulangi keberaniannya seperti itu dan merekapun kembali 
menyiksa Abu Dzar hingga membuatnya tersungkur dan 'Abbas kembali menolongnya. 


Bab: Islamnya Sa'id bin Zaid 
2 24 2,2722% AREE 2232 ١ Wek; ZA ATACAK, -A Pa AA 


3 ر‎ 224 {5 {> NT CS IT 24 7 AAA NG ML. í 225 |27 
عمرٌ‎ dn Jaba AN لمو ثقي على‎ ae N تفيل ف مسجد الحكوفة يقو ل‎ 
4 A رم‎ 

ET‏ و و ٠‏ ر وو 22 GG k2‏ ا 

as SIS 315‏ لل زي An‏ بعتمَانَلڪانَ 

3573. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Isma'il dari Qais berkata, aku mendengar Sa'id bin Zaid bin 'Amru bin Nufail di 
dalam masjid Kufah berkata; "Demi Allah, sungguh aku melihat diriku, dan sesungghnya 


'Umar adalah orang yang mengikatku karena (aku masuk) Islam sebelum 'Umar masuk Islam. 
Dan seandainya gunung Uhud bisa lenyap dari tempatnya, tentu akan lenyap karena 
perbuatan kalian terhadap "Utsman". 


Bab: Islamnya Umar bin al Khaththab 


خا مدن کی اخم تاسقيانءَ Ja aa‏ بن أي حَلِدِعَنْكَّي بن أبي حازم عَنْعَبدِ ال 


14 ره و‎ F 2 G 
PENAK عَنَدَقَالَمًَا‎ AN الله‎ 53 a 


3574. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan dari Isma'il bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Abdullah bin Mas'ud 
radliallahu 'anhu berkata; "Kami selalu mendapat kemuliaan (kemenangan) sejak 'Umar 
masuk Islam". 


22 دوه وو 


Na 0 rN ابن‎ AS بمَانَكَالَ‎ ee Ga AS pa 

LAHAN 3 5 WG SG JAN عَنَأَبِيِقَالَبَيتَمَاهُوَ‎ gan ANA KE 

Siau SAS 193 PS saa کیش‎ aa 
TEA ita 9 SME 13 SBN ANI LAN Agii KAD BIN 


A 


Í Jaa N NG Ge الي‎ ALAN, DA GG aa ادي قال اندر‎ Ade 


pan 


3575. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb berkata, telah menceritakan kepadaku 'Umar bin Muhammad berkata, 
telah mengabarkan kepadaku kakekku, Zaid bin Abdullah bin "Umar dari bapaknya berkata: 
Ketika 'Umar radliallahu "anhu sedang berada di dalam rumahnya dalam keadaan ketakutan, 
datanglah kepadanya Al 'Ash bin Wa'il as Sahmiy Abu 'Amru dengan mengenakan selimut 
yang bergaris dan baju gamis terbuat dari sutera -dia dari kalangan Bani Sahm- Mereka 
adalah kawan sumpah setia kami pada zaman jahiliyyah. Dia bertanya kepada 'Umar: "Ada 
apa denganmu?" 'Umar menjawab: "Kaummu berpikir bahwa mereka akan membunuhku 
karena aku memeluk Islam". Al 'Ash berkata, "Tidak ada jalan terhadapmu". 'Umar berkata, 
Setelah dia mengucapkan kalimat itu aku merasa aman. Kemudian Al 'Ash keluar menemui 
orang yang sedang memenuhi lembah (Makkah). Dia bertanya: "Hendak kemana kalian?". 
Mereka menjawab: "Kami ingin menemui Ibnu Al Khaththab yang telah berpindah agama". 
Al 'Ash berkata: "Tidak ada jalan terhadapnya". Maka orang-orang membubarkan diri. 


K 


AN رضي‎ Pera ANE JJG Kisa Nar نُكَالَعَمَرُو‎ MA AN A WG HE 


4 


SEA a APE MENENG EA JIE و‎ Se HN EA AE ANGE 


NIS فَقَالَكَدْصَمَاعُمَدْ‎ beri ae 
ISA JELAS 


3576. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, aku mendengar 'Amru bin Dinar berkata, Abdullah bin 'Umar radliallahu 
'anhuma berkata: Ketka 'Umar radliallahu "anhu memeluk Islam, orang-orang berkumpul di 
rumahnya dan mereka berkata: "Umar telah pindah agama". Saat itu aku adalah seorang 
anak yang masih kecil dimana aku berada di atas rumahku. Tiba-tiba datang seseorang yang 
mengenakan baju jubah tipis terbuat dari sutera seraya berkata; "Umar memang telah 
pindah agama, lalu apa salahnya? Aku adalah pelindungnya". Ibnu "Umar radliallahu 
'anhuma berkata; Maka aku lihat orang-orang meninggalkannya. Lalu aku bertanya: 
"Siapakah orang itu? '. Mereka menjawab: Al 'Ash bin Wa'il". 


ANAKÉ NGE PESAN tai iÉ hs ابن‎ ana <í KAS 3 ; g 
naea 2 Ken E NGGEN NI فو‎ a, na Th CAP عْمَرَ‎ 


4 gi Lo et 4 4 


رَ جل ميل قَقَالَككَرَأَخْطَأَطَنِي أو asn BESI‏ الْجَاهِلِيََأَوْلَكَدَ كَانَ 1g Dua‏ 
ABE EA LIST 1256‏ بەر جل مسل قالقإنأغز Wana‏ 


A 4 


PU Pee 


(3 PN 


Nasa Ni Bal KE الْجَاهِلِيَدكا فالفما‎ AAS LIS ال‎ AN 


z fi ر بے‎ 


H BEA LA‏ َر HAGER SDA AN sial‏ ا 
e IL‏ و BEN LAN KE NG ia MA‏ عند vé TT AAN‏ 


KANANG 5 Adat SA AI asa Ez yT 


A Z 


4 < 3 3 ESAI 2 “NN Gs da 
KAN E E دَى يَاجَلِيحَ‎ sasu ځ حى‎ NE کوب الَو‎ 
PS Oa asi BEN 5 SAN 


3577. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman berkata, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb berkata, telah menceritakan kepadaku 'Umar bahwa Salim bercerita 
kepadanya dari Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma berkata; Aku tidak pernah 
mendengar 'Umar karena sesuatu hal berkata; "Aku menduganya demikian, " melainkan 
kenyataannya akan seperti yang diduganya. Pada suatu saat 'Umar sedang duduk, tiba-tiba 
lewat seorang laki-laki tampan. 'Umar berkata; "Dugaanku salah" atau "Orang ini masih 
berpegang pada agamannya di masa jahiliyyah" atau "Ia adalah dukun mereka. Bawa 
kemarilah laki-laki itu". Maka laki-laki itu dipanggil menghadap 'Umar lalu dia menyampaikan 
dugaannya dan berkata; "Aku belum pernah melihat sesuatu seperti hari ini, yaitu seorang 
muslim dihadapkan pada suatu pembicaraan". 'Umar berkata lagi; "Sungguh aku yakin 
(tentang dugaanku) kepadamu kecuali bila kamu memberitahukan sesuatu yang lain 
kepadaku". Laki-laki itu berkata; "Dahulu aku memang dukun mereka di masa jahiliyyah". 
'Umar bertanya; "Apa yang paling menakjubkan yang pernah didatangkan jinmu 


kepadamu?". Laki-laki itu menjawab, "Pada suatu hari ketika aku berada di pasar, jin itu 
datang kepadaku. Aku tahu dia dalam keadaan sedang ketakutan. Jin itu berkata, "Tidakkah 
engkau mengetahui jika jin sedang berada dalam kebingungan dan keputus asaannya setelah 
dia berpaling dari menjumpai unta-unta muda dengan alas pelananya". 'Umar berkata: "Jin 
itu benar. Pada waktu aku sedang tidur di dekat berhala-berhala mereka, (dalam mimpi) 
tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa seekor anak sapi lalu dia menyembelihnya. 
Kemudian seseorang berseru dengan seruan yang belum pernah aku dengar selantang suara 
orang itu. Katanya: 'Wahai jalih (orang yang sungguh-sungguh dalam melawan musuh), 
sesungguhnya urusan najih (keberhasilan) ada pada seseorang yang fasih, yang berkata: "Laa 
ilaaha illallah".' Maka orang-orang melompat kaget. Aku berkata; 'Aku tidak akan 
meninggalkannya hingga aku mengetahui apa yang terjadi di balik semua ini.' Kemudian 
orang itu berteriak kembali: "Wahai jalih, sesungguhnya urusan najih, ada pada seseorang 
yang fasih, yang berkata: "Laa ilaaha illallah.' Maka aku berdiri dan tidak lama kemudian 
dikatakan, "Orang ini adalah Nabi". 


sls - TE 475 Pap A 72 AN ےار در‎ Gaara ور دو‎ NAN 
IN Am IG, حد تتا قيس قبس‎ Jne CSS یی‎ Ka AN Kasa حَدَدْنِي‎ 
D 4 A 


dakar RA alih ANARE glaia giis دعَلَ الْإِسَلام آنا‎ ae ذفني‎ Pe EEN 
8 وم‎ KA 2 Bg, A5 < 
as قَاأنّ‎ A AN, Al 


3578. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Oais berkata, aku mendengar Sa'id bin Zaid berkata kepada suatu kaum; "Sesungguhnya aku 
melihat diriku bahwa 'Umar adalah orang yang mengikatku karena (aku masuk) Islam, aku 
dan saudara perempuanku, sebelum 'Umar masuk Islam. Dan seandainya gunung Uhud bisa 
lenyap dari tempatnya, tentu akan lenyap karena perbuatan kalian terhadap 'Utsman"'. 


Bab: Terbelahnya rambulan 


BENER EN Ka SAS Jalak a za Aio i Nb BAE 63 


A pa DAR A 


Al HER et TAI GEAR La NG Ja 3 AA 


oa 
6 Lani A 2? 
SA 1315 Go LR a الق‎ 
شقتين حتى ر اوا حر اء ب‎ 
P A 


3579. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Bisyir bin Al Mufadldlal telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah 
dari Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, bahwa penduduk Makkah meminta 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam agar beliau menunjukkan tanda-tanda 
(mukjizat). Maka beliau memperlihatkan kepada mereka dimana bulan terbelah menjadi dua 
bagian hingga dapat terlihat gua Hira dari celah diantaranya". 


NGAEN an Parag opa PRESS PA ES Uas 
ENYA 2 ةم‎ a,r INET Z2 PA 7 MAN PANG g? 
الْجَبَلوَقَالَ‎ Sera KA Jangka EN Pe AG 235 AKAN GAS 


5 AA Ld 


Peri ا‎ 253 SEE ee SAN AI 


A‏ غو عدا 


3580. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim 
dari Abu Ma'mar dari Abdullah radliallahu 'anhu berkata; Bulan terbelah saat kami sedang 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Mina, lalu beliau bersabda: "Saksikanlah". 
Kemudian sekelompok orang pergi ke atas gunung. Dan Abu adl Dluha berkata dari Masrug 
dari Abdullah: Bulan pernah terbelah di Makkah... Dan diperkuat pula hadits ini oleh 
Muhammad bin Muslim dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah. 


IN Aa 38 AN aa‏ بن La Tg‏ بَنْرَبِيعَةعَنَعِرَاِبْنْمَالِِعَنَ 
عُبَي Ande JAE JA‏ وع ع اهن عباس رضي SEGI NE‏ 


اول ا 37 ajai‏ 


3581. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Bakr bin Mudlar berkata, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dari "Irak bin Malik 
dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bi Mas'ud dari Abdullah bin 'Abbas radliallahu 
'anhuma, bahwa bulan pernah terbelah pada zaman Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. 


2 22X 


Ka AA اهيا نأ‎ AA EN SAS S عُمَر بن حف‎ NA Ona 
PEN GANG 


3582. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
bapakku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim dari Abu Ma'mar dari Abdullah radliallahu "anhu berkata: "Bulan pernah terbelah". 


Bab: Hijrah ke Habasyah 


TAN Ae US A BAN SAS 


A‏ م 


p: <‏ و 
CA‏ 7 


É A PNG NE ga ba َنَم‎ SANA KA عَدِي بن‎ KENA 
Nas ISS EN SIS GAES ad خي الو‎ GARIS SKA AG 
Alai هي‎ Pesanan Dang Kim KELANA KE 
É ARE AI 9 LAN ELIA ANE BUSI A yA 
MAA EU KATAH GANG 9 Hanana, SSS só 


A 


Pe UB, SAKA IJA SI WG syaa 


Ea LI TA AAN Pa PRA PN AKU seba WNA DA 3 
لت جر کين اذو َي‎ 29 KAN jana) Aan Ga Pa 


E nat :‏ و 
و ا عليه GS NA yag ABS Sasa‏ الاس gadahi yA gg‏ 
AAN ISI ,2 set Malu Naa aké a KAÉ‏ 


Pk ر صر ا‎ Wak Ta 


ESAI 1 ee EU An AN حص إل‎ Menaker) و رَڪ قد حص‎ 
عة ا اتو كت ماشتحا تور شو صل‎ SI, Sala yak en yaaa 
ره و ل و لك‎ a 0 35 5 ja 
Kab io AM AAN سَلَم‎ SL ala pala 


- 
Oa nya 


ا 2 AG a 2 aS h9 2 KA WA 4 ra‏ ا سوہ 
naga‏ سول الله و Fa IN BEE KAL AN SS‏ اسَتَخَلَفَ اله ابا 


DAH a Arta Harr BIAN Rasa Ši 


LA 


CELL AN Nas فما هذه الا‎ NGENGER BN ANG 


LA 2 


AA 


A4 Bak Pak, 


Peka 


IIA AA Sapa 3 EA ja KE 


IE RN ANA كَاوَهْوَيَجَلِدُمُوَكَا‎ PARE 


d A A 


واا ?2 PNG a‏ دعو - ego w‏ و | م شو 
D TS an‏ 
ISA 2 A Gi A A Se II EN‏ + خت ماف ول ?2 EA RE Pra‏ 
A, NACIN PAN sadiya ga TEATA: 23 Gn 0‏ 


3583. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi telah menceritakan 
kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar' dari Az Zuhri telah 
menceritakan kepada kami 'Urwah bin Az Zubair bahwa Ubaidullah bin 'Adi bin Al Khiyar 
mengabarkan kepadanya, bahwa Al Miswar bin Al Makhramah dan 'Abdurrahman bin Al 
Aswad bin 'Abdu Yaghuts berkata kepadanya: "Apa yang menghalangimu untuk berbicara 
kepada pamanmu 'Utsman tentang perkara saudaranya Al Walid bin Al Ugbah. Padahal dia 
adalah orang yang paling banyak mengakibatkan 'Utsman di lecehkan". 'Ubaidullah berkata: 
Maka aku sengaja menanti 'Utsman ketika dia keluar untuk shalat, kemudian aku berkata 
kepadanya, "Aku punya keperluan dengan anda yaitu nasehat". 'Utsman berkata, "Wahai 
laki-laki, aku berlindung kepada Allah dari kamu". Maka aku berpaling darinya, setelah aku 
selesai dari shalat, aku duduk bermajelis dengan Al Miswar dan Ibnu 'Abdi Yaghuts, lalu aku 
sampaikan apa yang aku katakan kepada 'Utsman dan apa yang dikatakannya kepadaku. 
Maka keduanya berkata: "Kamu sudah menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu". 
Tatkala aku sedang duduk bermajelis bersama keduanya itu, tiba-tiba utusan "Utsman 
datang menemuiku. Saat itu pula keduanya berkata kepadaku: "Allah telah menguji kamu". 
Maka aku berangkat menemui "Utsman, kemudian dia bertanya: "Apa nasehat yang hendak 


kamu sampaikan tadi?". 'Ubaidullah berkata: Maka aku bersaksi dan berkata: "Sesungguhnya 
Allah Subhaanahu wa Ta'ala telah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dan 
telah menurunkan Kitab kepada beliau, anda termasuk orang yang menyambut seruan Allah 
Ta'ala dan rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dan mengimaninya, anda berhijrah 
sebanyak dua kali dan telah mendampingi Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, serta telah 
melihat petunjuknya. Sungguh banyak orang telah membicarakan persoalan Al Walid bin 
'Ugbah. Maka itu sudah sepatutnya anda menegakkan ketentuan hukum kepadanya". Maka 
'Utsman berkata kepadaku, "Wahai saudaraku, apakah kamu pernah bertemu dengan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" 'Ubaidullah berkata: Aku jawab: "Tidak. Akan tetapi 
ilmu beliau telah sampai kepadaku sebagaimana sampai kepada gadis yang dipingit dalam 
bilik rumahnya". 'Ubaidllah berkata: Maka 'Utsman bersaksi lalu berkata: "Sesungguhnya 
Allah telah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan benar dan telah 
menurunkan al Our'an kepada beliau dan aku adalah termasuk diantara orang yang 
menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya. Aku juga beriman dengan apa yang beliau bawa 
sebagai utusan dan aku juga telah berhijrah ke dua negeri hijrah sebagaimana yang tadi 
kamu katakan, aku juga telah mendampingi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
berbai'at kepada beliau. Demi Allah, tidaklah aku membangkang dan menipu beliau sampai 
Allah "azza wajalla mewafatkan beliau. Kemudian Allah menjadikan Abu Bakar sebagai 
khalifah dan demi Allah, tidaklah aku membangkang dan menipunya. Kemudian 'Umar 
diangkat menjadi khalifah dan demi Allah, tidaklah aku membangkang dan menipunya. 
Kemudian aku diangkat menjadi khalifah. Apakah aku tidak punya hak terhadap kalian 
sebagaimana mereka punya hak?". 'Ubaidullah menjawab: "Ya, anda punya hak". Dia 
berkata: "Lalu apa maksud pembicaan kalian yang telah sampai kepadaku. Adapun yang 
kamu sebutkan tentang persoalan Al Walid, kami akan menegakkan urusannya dengan 
benar, insya Allah". "Ubaidullah berkata: Maka 'Utsman mencambuk Al Walid sebanyak 
empat puluh kali dan memerintahkan 'Ali agar mencambuknya, dan 'Ali mencambuknya. Dan 
menurut riwayat lain, telah berkata Yunus dan Ibnu Akhi Az Zuhri dari Az Zuhri: "Apakah aku 
tidak punya hak terhadap kalian sebagaimana mereka punya hak?". Abu Abdullah berkata: 
"Ini sebagai ujian dari Rabb kalian" berupa ujian kesulitan yang menimpa kalian. Dalam 
kesempatan lain "al 63133 " ujian dan filter bagi orang yang aku uji dan orang yang hendak 
aku filter yaitu aku mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Yablu artinya yakhtabir. 
Mubtaliikum artinya mukhtabirukum (Dzat yang menguji kalian). Sedangkan "cobaan yang 
sangat besar" yaitu beberapa kenikmatan, dari asal kata: ablaituhu (aku member kenikmatan 
kepadanya), sedang kata-kata di atas berasal dari ibtalaituhu (aku mengujinya). 


38 7 ر و 
ا 33 an‏ أيِعَنْعَابِضَدَرَضِيَ AWAN‏ 


KN A & 


aya و‎ Na ANE يرق کر‎ IL KS At CARES AWAN 2 
Sa en SA SESI tags 
A 
sakal sdn EH BEAN 


3584. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Hisyam berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha: Bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan sebuah gereja 
yang mereka lihat di negeri Habasyah (Ethiopia), yang didalamnya ada gambar. Lalu 
keduanya menceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 


"Sesungguhnya mereka, apabila ada orang shalih dari kalangan mereka yang meninggal 
dunia, mereka dirikan masjid (tempat 'ibadah) di atas kuburannya dan membuat patung dari 
orang yang meninggal itu. Mereka itulah seburuk-buruk makhlug disisi Allah pada hari 
giyamat". 


ME ME Aan AKA dn A CS GR SAS GLASS 


ENGET (eh < ng او و‎ EAE, ر3‎ AA naie ور‎ 224z 


A 2 
w 


SERANG 3 بيده و‎ Peranan ALÁN Je سول الله‎ 


3585. Telah menceritakan kepadaku Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Ishag bin 'as Sa'idi dari bapaknya dari Ummu Khalid binti 
Khalid berkata; Aku datang dari negeri Habasyah, saat itu aku seorang anak kecil, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memakaikan selembar baju yang ada gambarnya kepadaku. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghapus gambar tersebut dengan 
tangan beliau seraya berkata: "Sanah, sanah". Al Humaidi berkata: "Maksudnya adalah 
hasan, hasan (baik, baik)." 


Pin‏ حي ر IE 2 Sena Lak‏ اهي KE AAA‏ اهرضي اله 


GAN Ko ya KAK NGGAE Sela AM ATI NGENE 


pati 


KAG a ANING TENG Laar TT ot ر كه م‎ 
يرد عَلَيمَافقَلِمَايَارَ سول اللّهإنا‎ bale Kala 


Ka AANE BUF P OURA At 
a .. A HALE سَلِمَ‎ y 


MA ÁE Z NA و يم‎ SAS و‎ 22 


3586. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Sulaiman dari Ibrahim dari 'Algamah dari Abdullah radliallahu 'anhu 
berkata: Kami pernah memberi salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau 
sedang melaksanakan shalat, lalu beliau menjawab salam kami. Dan ketika kami kembali dari 
negeri raja an Najasyi, kami pun kembali memberi salam namun kali ini beliau tidak 
menjawab salam kami. Maka kami tanyakan hal itu: "Wahai Rasulullah, kami dahulu pernah 
memberi salam kepada tuan dan tuan saat itu menjawab salam kami". Beliau menjelaskan: 
"Sesungguhnya dalam shalat itu ada kesibukan (konsentrasi) ". Aku bertanya kepada 
Ibrahim: "Kalau anda apa yang akan anda perbuat?" Dia menjawab: "Aku menjawabnya 
dalam hati". 


PERANAN EA AG ALAN SANGGA Ta yaaa Keke 


Ma ARA SAS age aa NAN BEN Je Ka KEL 


SARANA Et NAK AAA BAK GAN‏ حى LA PELAN an‏ عليه 


P4 


mintak ag AA SA وَسَلَّم حِينَافَْكَحَ‎ 


3587. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari 
Abu Musa radliallahu 'anhu: Telah sampai kepada kami berita tempat hijrahnya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam saat kami sedang berada di Yaman. Maka kami berlayar dengan 
sebuah perahu yang mengantarkan kami sampai kepada raja an Najasyi di negeri Habasy. 
Kami pun berjumpa dengan Ja'far bin Abu Thalib lalu kami tinggal bersamanya hingga kami 
kembali ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika terjadi 
kemenangan di perang Khaibar. Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Bagi 
kalian wahai para penumpang perahu, mendapat (pahala) dua kali hijrah". 


Bab: Kematian Najasyi 


4 


a Aina PI AS‏ نة عن ان جر ag‏ طا عن جا مر 


JA 


kasan ai JAN LA A HAN مر جل ص‎ ISIAN no ala gal 


3588. Telah menceritakan kepada kami Abu ar Rabi' telah menceritakan kepada kami Ibnu 
'Uyainah dari Ibnu Juraij dari 'Atha' dari Jabir radliallahu 'anhu: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda ketika meninggalnya an Najasyi: "Hari ini telah meninggal dunia seorang 
laki-laki shalih. Maka berdirilah kalian untuk mendirikan shalat (jenazah) untuk saudara 
kalian yang telah tiada itu". 


1G 


cg 7 7 مر ار م‎ Da KPRI ر رار‎ 2. 23 ANE 2 gr EL RAW 
عن جابر‎ AAA SSI AA SAS يدي ڙر بع‎ PAS بن ج‎ GENRE ES 
Sala 5 TEA سم صل عل‎ palet صل‎ NG SISA ea os 
الثالث‎ KAG EWA : PRE SAS 


3589. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul A'laa bin Hammad telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Qatadah bahwa 'Atha' bercerita kepada mereka dari Jabir bin Abdullah Al Anshari radliallahu 
'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat atas meninggalnya an 
Najasyi, lalu beliau mengatur shaf kami di belakang dan aku berdiri di shaf kedua atau ketiga. 


A ANG A ai ea IA PA شَيْبَ‎ Angs is 
انه‎ ganal jae AE Jo ANK Ge SB جار‎ 


EA AAEN 


3590. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Harun dari Sulaim bin Hayyan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 


Minaa' dari Jabir bin Abdullah radliallahu "anhuma, bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
melaksanakan shalat atas meninggalnya an Najasyi, beliau bertakbir sebanyak empat kali. 
Hadits ini di perkuat pula oleh 'Abdush Shamad. 


A وو‎ 


ر ی کو وار | ? f‏ ےو ے ول KÍL NG la‏ 


r‏ صم 
Au‏ 


03 ر 21 مه وو .2 A GAWA AN‏ و2 an Lah‏ م دل Aa NA‏ ر 
اپو IKA ea an‏ الله صل الله 


A £ و‎ A 2 03 2 2 2 SA Pati - 
5 4 g02 wo 7 ‘lz ٠ PANAI KL - EE a NA ماح‎ 


3591. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab 
berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdurrahman dan Ibnu Al 
Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengabarkan keduanya, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengumumkan meninggalnya an Najasyi raja Habasyah pada 
hari meninggalnya dan bersabda: "Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini". 


Aa 
ع اع‎ 


elles 38 4 A ور‎ A 0 ANG P 

وَعَنْصَالِ عن ابّنِ شهاب قال SA‏ سَعيد بن PN Oei‏ 3 33 ضى yaa : BAN‏ 
Z‏ 1 1 

4 


رسو sahé ISIAN Ia ae Ta IL Je ANG‏ رَأَرَبَعًا 


3592. Dan dari Shalih pula, dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin 
Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengabarkan kepada mereka, bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengatur mereka dalam shaf di tempat shalat, lalu 
beliau menyolati jenazah dengan bertakbir sebanyak empat kali. 


Bab: Orang-orang Musyrik saling sumpah untuk membunuh nabi Shallallahu 'alaihi 
wa Sallam 


<í 


57 22k ر‎ A la وم 2 يه 2م‎ 29 a? 5 2 MK 27$ 2 Ñ 57 44 - 


A < 0 P 2. 5 GA KAK 0 4 AK 4 
2١ BANGKA ل تر 3- 21720 22 اس‎ AS USA LAN 02 e 2 
WW Ca Gn a Ga SAN الله عن قال قال ر سول اله صل‎ SAKA 
PE NTEN Aan ZC a ومو‎ AARAA 
KAN GE ABE ANA AE 


3593. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin 
"Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda ketika hendak berangkat menuju perang Hunain: "Tempat singgah kita 
besok insya Allah di tempat peristirahatan Bani Kinanah tempat dimana mereka saling 
bersumpah setia diatas kekafiran". 


Bab: Kisah Abu Thalib 


Ge 


7 و‎ AFAR No LN باو کو ر ر لار‎ ag G ANGAS 3G p 5 و رودو‎ 
عمك فإنه كان يَحوطك‎ E EE a GAN صل‎ ga] NGAEN المطلِب رضي‎ ME 53 
Pa 


LK 


Ns 2> 51م‎ GUN ANG 56 17 و‎ +٠ 2 GANG EE 
Ke II IUI وَيَغْضْبٌ لك قال هوَفي ضحًضا من نارۇ لۇ‎ 


3594. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan telah menceritakan kepada kami 'Abdul Malik telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Al 'Abbas bin 'Abdul Muthallib 
radliallahu 'anhu, dia berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Mengapa anda tidak 
menolong pamanmu padahal dia yang melindungimu dan marah demi membelamu?". Beliau 
bersabda: "Dia berada di tepian neraka. Seandainya bukan karena aku, dia tentu sudah 
berada di dasar neraka". 


2 م‎ 5 - z 5 5 
KAN TP e SAN gE ع قم وم رياه ا‎ KAKA م كوم‎ 
IM 
PAING 


7 ووه 4 5 72A A s 2 A Z,‏ د 
LAMA aii‏ صل ANAIS ea A‏ 


LA 


4 1 م 3 مك‎ 2.3 Pera Pa 2z P3 
KENA Li آباطالپ‎ bakal فقال ابو جه لو عبد ال ينآ‎ AN Ke لك م‎ SI 
Z y5 p 
قال ال صل ا‎ AA TES PAPAN کلمانہ ی کال آ خر کی کلم‎ KAH 
wW . .. ا‎ a A 5 4 
apa ب فلج يزالاا بام و جي وال ا ر فى كلما ل الا فال الي‎ 


ا 


4 A Pa 
و‎ AT ١ b 2 4 € 2 {47 2 26د‎ 1 ats GA ot 
2 IU لت‎ 5 AN AN A DAYA HA 275 Pa Sa Ti AE Prana KAT 
AEI, AS لججي)‎ MA RN NAS BIAN SS للمشر کين و لۇ‎ 
- 
an 


3595. Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah menceritakan kepada kami 
'Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ibnu Al Musayyab 
dari bapaknya bahwa ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk menemuinya sementara di sampingnya ada Abu Jahal. Beliau berkata: 
"Wahai pamanku, katakanlah laa ilaaha illallah. Suatu kalimat yang akan aku pergunakan 
untuk menyelamatkan engkau di sisi Allah". Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abu 
Umayyah; "Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama 'Abdul Muthallib?". 
Keduanya terus saja mengajak Abu Thalib berbicara hingga kalimat terakhir yang 
diucapkannya kepada mereka adalah dia tetap mengikuti agama 'Abdul Muthallib. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku akan tetap memintakan ampun untukmu 
selama aku tidak dilarang". Maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam QS AT-Taubah ayat 113 
yang artinya: ("Tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun 
bagi orang-orangmusyrik sekalipun mereka itu adalah kerabat-kerabat mereka setelah jelas 
bagi mereka (kaum mu'minin) bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim.."). Dan turun 
pula firman Allah Ta'ala dalam QS al Qashsash ayat 56 yang artinya: ("Sesungguhnya engkau 
(wahai Muhammad) tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau 
cintai...") 


w 2A? PA و‎ ge » G 272 PA AA 

gina ME عبد ا ين‎ d اال ا‎ E EA 
AS AA Bg A 22 2123% AEAN 

an A aasa وَذكرَ عِنَدَوْحَمَهفَقَالَ‎ SAMA صل اک‎ NG a asa AN رضي‎ 


ESA‏ حصا gi asha Daan EMS Nag‏ اهيمر ا 


- 
277, e 


ailli AEAEE 


3596. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Hadi dari Abdullah bin Khabbab dari Abu 
Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu, bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
ketika beliau bercerita di sampingnya, beliau menyebutkan tentang pamannya (Abu Thalib). 
Beliau berkata: "Semoga syafa'atku bermanfaat baginya pada hari qiyamat". Maka dengan 
syaa'at beliau itu, Abu Thalib berada di tepian neraka dimana air neraka (yang mendidih) 
mencapai kedua mata kakinya dan membuat bergolak otaknya". Telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim dan ad 
Darawardi dari Yazid dengan lafazh seperti hadits ini dan berkata; "Air neraka itu 
mendidihkan selaput otaknya". 


Bab: Hadits isra` 


KAI سلما‎ APE کناټ ښټاپ‎ Jaa LENSA S3 دنا‎ 
nk 5 عدو‎ leg AAN ضي‎ 2 ANE TAK 


2 G9 2 


9 ار ا C‏ 2 و A - A PRA‏ عو 
Segan‏ مَجَلا اله ai) NG SAPEN‏ 


3597. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin 
'Abdurrahman: aku mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma bahwa, dia 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika kaum Quraisy 
mendustakan aku (tentang Isra' dan Mi'raj), aku berdiri di al Hijir, lalu Allah menampakkan 
kepadaku Baitul Magdis, maka aku mulai menceritakan kepada mereka tentang tanda- 
tandanya. sedang aku terus melihatnya". 


Bab: al Mi'raj 
َمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةٌ‎ Paha aa يي یکی‎ UEA FI SS 


Web IL, عو لبه اشر‎ Aa يوس‎ MEA pe NG SA TA رضي‎ 
Sena Ga يقو‎ Ty SB NAN 


عدت 


2 2 2 DA aa NU .. z 2. 1 
Lapan PA AA 


a aiie خَطُوٌ مع‎ an َعَم‎ : ANGGE AA SA 3 AI س‎ 5 SEN 
sdsd pa na dns GENENG Jah Anu کک‎ 


A 


ta 


CB EL HN ina bi Par SIN Jai مىد لوقا‎ UNA 
MANILA JEANS palei bale STA I AJT فیا‎ 


ANN 7 < & 5. < Sia G 03 -‏ 5ه ده MAI‏ 2 5 ر ر و 

Natas es Ja AJE sa Wu UAN GN حَتَى‎ IIA 
Pa 

27 2 P 


Pra 


éh a Ke ahari esiis Jasa 
CAN NAK FOREARE Lae PENA a 
Okay 5 Jaba Ae AS SAI AN AETA 


Sh Ahin i باب هنم المي‎ sa قي‎ SIGN Jan 5135 KATEL 
22 2A CENAA OTA قا‎ AA 
ea Me e 


P 
2 م‎ 4 


حَنَى NA sah Ar JELAS? a Jen pêkên MBAK AJA,‏ مدقل ىارس 
P Bana MATENG sake APA‏ 


MI Sg PIA Age Ns WAÉ Sat 
da SESI Ja NS JASA aa ANA ANG a Jas pêkên an rta Ea 


grr 


3 palebak bahi A33 ونقالهَدًاهازو‎ PN حصت‎ HUH antena 


IM 


a Jen pêkên aa Ie AAN Ego لضزع‎ RA Bu 


AA pa kaba َعَم قال مر‎ : SIN fasii تخب فيلو‎ TA RAN Ao JENIS 


aae بارلا‎ PAE sés IALIA EAREN قَالَهَدَامُو‎ AA HH 


2 


e LAN SAALE U SE ATA‏ كد يدلا 
Jaa Jaja pe PENA, KA GA AA is MANA‏ 


LAA AN AA aé TEA و بُ‎ ISS يلْقِيلَوَمَنْمَعَكَكَالَ‎ Ao 


r 


LG AAN Sesi SA badan A6 


14 


JIAN 


e 
A 


1 2 


iii uea AIA Paka‏ قا KANA ARIE Ja A6‏ ادان 


Kalau latah Abal Kal KAA 2S Bi WANA Ga 


A 


< 2 


AL MIL EA AN JENG al ENG LAN gal a a 
Ká yeei AN PATAH Jana AK 22613 Jipang 


A 


Ni 
x 


- اع‎ ANG ر‎ - D DAR و‎ Ani 27 2 NANG A- 2 < Aa GA 
SALAM Aing جن‎ pa Bem tang ai iss 
A 4 


SA BA ي حلا کل‎ akh NG AN ا کل قا‎ NAN 


JIN ALS sil hasikii Jo PN SEE AI‏ عع 
JE Bt ES‏ مو سى IE Adii ANG SE BEA Ain JG‏ 
DAR Las Ain‏ ار كر ال Bea Ae‏ 
AKAN‏ شار بك مو ل E‏ 


GA 


Gas NG As KANG WAN PA pa E‏ لاىك قال سا 


e 


A 


W - 


Adat bn F3‏ وڪي أَرَصَى PELAN 65 E SG ALANG‏ يضَتِي 
وَخففت Se AA‏ 


N 


3598. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Hammam bin Yahya telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas bin Malik dari Malik 
bin Sha'sha'ah radliallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam bercerita kepada 
mereka tentang malam perjalanan Isra': "Ketika aku berada di al Hathim" -atau beliau 
menyebutkan di al Hijir- dalam keadaan berbaring, tiba-tiba seseorang datang lalu 
membelah". Qatadah berkata, Dan aku juga mendengar dia berkata: "lalu dia membelah apa 
yang ada diantara ini dan ini". Aku bertanya kepada Al Jarud yang saat itu ada di sampingku, 
"Apa maksudnya?". Dia berkata, "dari lubang leher dada hingga bawah perut" dan aku 
mendengar dia berkata; "dari atas dadanya sampai tempat tumbuhnya rambut 
kemaluan."lalu laki-laki itu mengeluarkan kalbuku (hati), kemudian dibawakan kepadaku 
sebuah baskom terbuat dari emas yang dipenuhi dengan iman, lalu dia mencuci hatiku 
kemudian diisinya dengan iman dan diulanginya. Kemudian aku didatangkan seekor hewan 
tunggangan berwarna putih yang lebih kecil dari pada baghal namun lebih besar dibanding 
keledai." Al Jarud berkata kepadanya: "Apakah itu yang dinamakan al Burag, wahai Abu 
HAmzah?". Anas menjawab: "Ya. Al Burag itu meletakan langkah kakinya pada pandangan 
mata yang terjauh"."Lalu aku menungganginya kemudian aku berangkat bersama Jibril 
'alaihis salam hingga sampai di langit dunia. Lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit 
kemudian dia ditanya, "Siapakah ini". Jibril menjawab: "Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang 
yang bersamamu?" Jibril menjawab: "Muhammad". Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah 
diutus?" Jibril menjawab: "Ya". Maka dikatakan: "Selamat datang baginya dan ini sebaik- 
baik kedatangan orang yang datang". Maka pintu dibuka dan setelah melewatinya aku 


berjumpa Adam 'alaihis salam. Jibril AS berkata: "Ini adalah bapakmu, Adas. Berilah salam 
kepadanya". Maka aku memberi salam kepadanya dan Adam 'alaihis salam membalas 
salamku lalu dia berkata: "Selamat datang anak yang shalih dan nabi yang shalih". Kemudian 
aku dibawa naik ke langit kedua, lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit kemudian dia 
ditanya: "Siapakah ini". Jibril menjawab: "Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang 
bersamamu?". Jibril menjawab: "Muhammad". Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?". 
Jibril menjawab: "Ya". Maka dikatakan, "Selamat datang baginya dan ini sebaik-baik 
kedatangan orang yang datang". Maka pintu dibuka dan setelah aku melewatinya, aku 
berjumpa dengan Yahya dan 'Isa 'alaihimas salam, keduanya adalah anak dari satu bibi. Jibril 
berkata; "Ini adalah Yahya dan 'Isa, berilah salam kepada keduanya." Maka aku memberi 
salam kepada keduanya dan keduanya membalas salamku lalu keduanya berkata, "Selamat 
datang saudara yang shalih dan nabi yang shalih". Kemudian aku dibawa naik ke langit ketiga 
lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit kemudian dia ditanya: "Siapakah ini". Jibril 
menjawab, "Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang bersamamu?" Jibril menjawab: 
"Muhammad". Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?". Jibril menjawab: "Ya". Maka 
dikatakan, "Selamat datang baginya dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang datang". 
Maka pintu dibuka dan setelah aku melewatinya, aku berjumpa dengan Yusuf 'alaihis salam. 
Jibril berkata: "Ini adalah Yusuf. Berilah salam kepadanya". Maka aku memberi salam 
kepadanya dan Yusuf membalas salamku lalu berkata, "Selamat datang saudara yang shalih 
dan nabi yang shalih". Kemudian aku dibawa naik ke langit keempat lalu Jibril meminta 
dibukakan pintu langit kemudian dia ditanya: "Siapakah ini". Jibril menjawab: "Jibril". 
Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang bersamamu?" Jibril menjawab: "Muhammad". 
Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab: "Ya". Maka dikatakan, "Selamat 
datang baginya dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang datang". Maka pintu dibuka dan 
setelah aku melewatinya, aku berjumpa dengan Idris 'alaihis salam. Jibril berkata: "Ini adalah 
Idris, berilah salam kepadanya". Maka aku memberi salam kepadanya dan Idris membalas 
salamku lalu berkata, "Selamat datang saudar yang shalih dan nabi yang shalih". Kemudian 
aku dibawa naik ke langit kelima lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit kemudian dia 
ditanya: "Siapakah ini". Jibril menjawab: "Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang 
bersamamu?" Jibril menjawab: "Muhammad". Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?". 
Jibril menjawab: "Ya". Maka dikatakan: "Selamat datang baginya dan ini sebaik-baik 
kedatangan orang yang datang". Maka pintu dibuka dan setelah aku melewatinya, aku 
bertemu dengan Harun 'alaihis salam. Jibril berkata: "Ini adalah Harun. Berilah salam 
kepadanya". Maka aku memberi salam kepadanya dan Harun membalas salamku lalu 
berkata: "Selamat datang saudara yang shalih dan nabi yang shalih". Kemudian aku dibawa 
naik ke langit keempat lalu Jibril meminta dibukakan pintu langit kemudian dia ditanya: 
"Siapakah ini". Jibril menjawab: "Jibril". Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang bersamamu?". 
Jibril menjawab: "Muhammad". Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab: 
"Ya". Maka dikatakan, "Selamat datang baginya dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang 
datang". Maka pintu dibuka dan setelah aku melewatinya, aku mendapatkan Musa 'alaihis 
salam. Jibril berkata, "Ini adalah Musa. Berilah salam kepadanya". Maka aku memberi salam 
kepadanya dan Musa membalas salamku lalu berkata, "Selamat datang saudara yang shalih 
dan nabi yang shalih". Ketika aku sudah selesai, tiba-tiba dia menangis. Lalu ditanyakan, 
"Mengapa kamu menangis?" Musa menjawab: "Aku menangis karena anak ini diutus 
setelah aku namun orang yang masuk surga dari ummatnya lebih banyak dari orang yang 
masuk surga dari ummatku". Kemudian aku dibawa naik ke langit ketujuh lalu Jibril meminta 
dibukakan pintu langit kemudian dia ditanya; "Siapakah ini". Jibril menjawab: "Jibril". 
Ditanyakan lagi: "Siapa orang yang bersamamu?". Jibril menjawab: "Muhammad". 


Ditanyakan lagi: "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab: "Ya". Maka dikatakan, "Selamat 
datang baginya dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang datang". Maka pintu dibuka dan 
setelah aku melewatinya, aku mendapatkan Ibrahim 'alaihis salam. Jibril berkata: "Ini adalah 
bapakmu. Berilah salam kepadanya". Maka aku memberi salam kepadanya dan Ibrahim 
membalas salamku lalu berkata: "Selamat datang anak yang shalih dan nabi yang shalih". 
Kemudian Sidratul Muntaha diangkat/dinampakkan kepadaku yang ternyata buahnya seperti 
tempayan daerah Hajar dengan daunnya laksana telinga-telinga gajah. Jibril 'alaihis salam 
berkata, "Ini adalah Sidratul Munahaa." Ternyata di dasarnya ada empat sungai, dua sungai 
Bathin dan dua sungai Zhahir". Aku bertanya: "Apakah ini wahai Jibril?" Jibril menjawab: 
"adapun dua sungai Bathian adalah dua sungai yang berada di surge, sedangkan dua sungai 
Zhahir adalah an Nail dan eufrat". Kemudian aku diangkat ke Baitul Ma'mur, lalu aku diberi 
satu gelas berisi khamer, satu gelas berisi susu dan satu gelas lagi berisi madu. Aku 
mengambil gelas yang berisi susu. Maka Jibril berkata: "Ini merupakan fithrah yang kamu 
dan ummatmu berada di atasnya". Kemudian diwajibkan bagiku shalat lima puluh kali dalam 
setiap hari. Aku pun kembali dan lewat di hadapan Musa 'alaihis salam. Musa bertanya: "Apa 
yang telah diperintahkan kepadamu?". aku menjawab: "Aku diperintahkan shalat lima puluh 
kali setiap hari". Musa berkata: "Sesungguhnya ummatmu tidak akan sanggup melaksanakan 
lima puluh kali shalat dalam sehari, dan aku, demi Allah, telah mencoba menerapkannya 
kepada manusia sebelum kamu, dan aku juga telah berusaha keras membenahi Bani Isra'il 
dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan untuk 
umatmu". Maka aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi sepuluh 
shalat, lalu aku kembali menemui Musa. Maka Musa berkata sebagaimana yang dikatakan 
sebelumnya, lalu aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi sepuluh 
shalat, lalu aku kembali menemui Musa. Maka Musa berkata sebagaimana yang dikatakan 
sebelumnya, lalu aku kembali dan Allah memberiku keringanan dengan mengurangi sepuluh 
shalat, lalu aku kembali menemui Musa. Maka Musa berkata sebagaimana yang dikatakan 
sebelunya. Aku pun kembali, dan aku di perintah dengan sepuluh kali shalat setiap hari. Lalu 
aku kembali dan Musa kembali berkata seperti sebelumnya. Aku pun kembali, dan akhirnya 
aku diperintahkan dengan lima kali shalat dalam sehari. Aku kembali kepada Musa dan dia 
berkata: "Apa yang diperintahkan kepadamu?". Aku jawab: "Aku diperintahkan dengan lima 
kali shalat dalam sehari". Musa berkata; "Sesungguhnya ummatmu tidak akan sanggup 
melaksanakan lima kali shalat dalam sehari, dan sesungguhnya aku, telah mencoba 
menerapkannya kepada manusia sebelum kamu, dan aku juga telah berusaha keras 
membenahi Bani Isra'il dengan sungguh-sungguh. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan 
mintalah keringanan untuk umatmu". Beliau berkata: "Aku telah banyak memohon 
(keringanan) kepada Rabbku hingga aku malu. Tetapi aku telah ridla dan menerimanya". 
Ketika aku telah selesai, terdengar suara orang yang berseru: "Sungguh Aku telah 
memberikan keputusan kewajiban-Ku dan Aku telah ringankan untuk hamba-hamba-Ku". 


NN 5 SEE Ke SA EN SAS Ga SS 
مضل ان‎ AA prer Penaga AH Aku dk 


A1 As س‎ AN . م‎ 22 As aA SAN Ta ap. 54 > 
شَجرة‎ GANG IG AI LAN و‎ Moi ed PERAHU DAT 


3599. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami 'Amru dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma 
tentang firman Allah Ta'ala OS al Isra' ayat 60: ("Dan tidaklah kami jdikan mimpi yang Kami 
perlihatkann kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia"). Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata: "Itu adalah penglihatan mata telanjang yang diperlihatkan kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada malam beliau di Isra" menuju Baitul Maqdis". 
Dan Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma juga berkata: bahwa lanjutan ayat yang artinya: ("dan 
begitu pula pohon yang terkutuk di dalam al Qur'an.".) maksudnya adalah pohon zaggum (di 
neraka) ". 


Bab: Utusan Anshar kepada Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam 


AG AOA LEAN SO Als 


AAA 


Kei Kié a WA MESRA AIA DA 
م‎ ana IS LAI ga ir ES 5 بن‎ 
و‎ T EBT ana بكر في‎ ENIE EFATE 
SEGI IIS وَإِنَ‎ NGT IE SEN JAE er KANG 


3600. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab. Dan melalui jalur yang lain, telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 'Anbasah telah menceritakan 
kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Abdurrahman 
bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa Abdullah bin Ka'ab, yang menjadi pemandu jalan 
bagi Ka'ab ketika sudah buta, berkata: aku mendengar Ka'ab bin Malik bercerita tentang 
dirinya yang tidak turut serta bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam perang Tabuk 
dengan panjang lebar. Ibnu Bukair berkata di tengah cerita Ka'ab; "Sungguh aku menjadi 
saksi bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada malam (bai'at) 'Agabah ketika kami 
bersumpah setia didalam Islam, dan aku tidak lebih suka diriku ikut serta dalam perang 
Badar sekalipun perang Badar lebih terkenal di tengah manusia dari pada bai'at 'Agabah". 


a‏ 24 57 ر يم 7 Ui 77 WA » 7 5 > 4, 6711 SA‏ و عم 
AI SS JBL 2 ESA Ab A Es‏ و يقل beta 3 PER‏ 


i 0‏ حَالَاي الْعَمَبَدَكَالَ أب فو عذال قالات JAR NN ier‏ 


3601. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata: 'Amru pernah berkata, aku mendengar Jabir bin "Abdullah radliallahu 'anhu 
berkata: "Kedua pamanku (dari pihak ibu) bersaksi kepadaku, bahwa dia termasuk orang 
yang ikut bai'at al 'Agabah". Abu 'Abdullah berkata, Ibnu 'Uyainah berkata, "Salah satu dari 
mereka berdua adalah al Bara' bin Ma'rur." 


Kadi: 


3602. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, bahwa 'Atha' berkata, Jabir berkata, 
"Aku, bapakku dan pamanku (dari pihak ibu) adalah diantara orang yang ikut bai'at al 
'Agabah". 


IM 


JAEK NA]‏ ا AA GS pal NO gini‏ ابروا عن غدل 


P4 P 


LA 


SEA وشو توصل‎ NAH sabin an NGE SALE HA نيابو‎ AH 


2 الك‎ BANG م ل‎ 20 -i sasiá و‎ PA 25 
Eo TEA 23 4 

PARA 504 0 2,1 Z 0‏ وو 

SNN BE PEN SN FAN EU Ke 

.2 3 ور sena‏ و 2 y‏ 2 و 2 

e 


e 


KANG Gya oliya ÉE MN قب به ف‎ AIA SA اله‎ MAL 


Na SIG Eu AA AA AA A 26 KN E‏ ذلك 


3603. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 
Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari pamannya 
berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Idris, A'idzullah bahwa 'Ubadah bin ash Shamit 
Radiallahu 'anhu termasuk orang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan termasuk diantara orang yang ikut malam bai'at al 'Agabah. Dia 
mengabarkan kepada Abu Idris bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di hadapan 
sekelompok shahabat bersabda: "Kemarilah kalian berbai'at kepadaku, untuk tidak 
menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh 
anak-anak kalian, tidak berbuat dosa yang didatangkan diantara tangan-tangan dan kaki-kaki 
kalian, tidak mendurhakaiku dalam perkara yang ma'ruf. Siapa diantara kalian yang 
menunaikannya maka baginya pahala di sisi Allah, dan siapa yang melanggarnya lalu Allah 
menghukumnya di dunia ini maka hukuman itu sebagai tebusan, dan siapa yang 
melanggarnya lalu Allah menutupinya di dunia ini maka perkaranya terserah kepada Allah. 
Jika Dia menghendaki, akan disiksanya dan jika Dia menghendaki akan diampuinya (di 
akhirat) ". 'Ubadah bin ash Shamit berkata: "maka aku membai'at beliau atas hal-hal itu. 


PELAN ANE KAU LE أي ريپ‎ ih PELAN SIS AA FEES 


4 4 


3 لوا امن E AAN ANAA s Wi 2 a‏ او و 22 كر مد ما 
ارو ر KINA PA KN Bd‏ 7 
NG Pa 57 “> PENANG KENA NK KAEN‏ 


SA AAS ane 27‏ قصال 7 
aran?‏ با > ola‏ ذلك فان شب من ذلك AAL SA‏ إِلَ الله 


- AN - 


3604. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari ash Shunabihi dari 'Ubadah bin ash Shamit 
radliallahu "anhu, dia berkata, Aku termasuk orang yang berbai'at kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. dan katanya: "Kami berbai'at kepada beliau untuk tidak 
menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh 
jiwa yang diharamkan Allah, tidak merampok dan tidak berbuat maksiat yang balasannya 
adalah surga bila kami memenuhi semuanya. Namun bila kami melanggar maka 
keputusannya ada pada Allah". 


Bab: Pernikahan nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan kedatangannya ke Madinah 


ESA GN عَنَهِمَاءِعَنأَبيوِعَنَعَايشَدَرَضِي‎ a KN SAAT وناي‎ IR 

PEAN د‎ Na asa MAA كَرَوّجَنِي التَّبيصَلٌَ الله‎ 
A WA 4 

PP NP JW مي ام رُوَمَانَ‎ NE فَكَمَدََسَعْرِي قَوَقَ‎ IA 

NINA GEN Penak A Ang IG NGENE 

AS 217 2 PA 2 م‎ 37 27% NG 2,4 24RA E A Ga Aj 

لاأ ڄ حى سک بض فس ي PEA IE TATE‏ 

Sar silat AL ESA AN ES LN 366 


r 


EE FASA L ضح‎ da yaa عليه‎ hrá من يفم برعي إلا‎ 


r 


e 


gg 


Za 1 
| 


ge 


3605. Telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abu Al Maghra' telah menceritakan kepada 
kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku saat aku berusia enam tahun, lalu kami tiba di 
Madinah dan singgah di kampung Bani Al harits bin Khazraj. Kemudian aku menderita 
demam hingga rambutku menjadi rontok. Setelah sembuh, rambutku tumbuh lebat sehingga 
melebihi bahu. Kemudian ibuku, Ummu Ruman datang menemuiku saat aku sedang berada 
dalam ayunan bersama teman-temanku. Ibuku berteriak memanggilku lalu aku datangi 
sementara aku tidak mengerti apa yang diinginkannya. Ibuku menggandeng tanganku lalu 
membawaku hingga sampai di depan pintu rumah. Aku masih dalam keadaan terengah- 
engah hingga aku menenangkan diri sendiri. Kemudian ibuku mengambil air lalu 
membasuhkannya ke muka dan kepalaku lalu dia memasukkan aku ke dalam rumah itu yang 
ternyata didalamnya ada para wanita Anshar. Mereka berkata, "Mudah-mudahan 
memperoleh kebaikan dan keberkahan dan dan mudah-mudahan mendapat nasib yang 
terbaik". Lalu ibuku menyerahkan aku kepada mereka. Mereka merapikan penampilanku. 
Dan tidak ada yang membuatku terkejut melainkan keceriaan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Akhirnya mereka menyerahkan aku kepada beliau dimana saat itu usiaku sembilan 
tahun". 


ai a eS AD کک‎ 


NGA A 2 


ا مي 


e 
م‎ - 


3606. Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa telah menceritakan kepada kami Wuhaib 
dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata kepadanya: "Aku diperlihatkan kamu dalam tidur (bermimpi) dua 
kali. Aku melihat kamu dalam balutan sutera dan orang itu berkata, "Ini adalah istrimu, 
lepaskanlah dia. Ternyata wanita itu adalah kamu. Maka aku katakan: "Kalau ini datangnya 
dari Allah, maka Dia pasti akan menetapkannya (buatku) " 


DA EES < 2 LA TE 0 7 ر 272 2 عو‎ 
nan TA Cardy ASe feil حدتني عبيّد‎ 
ES bia Aan سني نبت سكين‎ Seken ENG) la ya HALA 
او هيبنت ذس سيين‎ Anna وَهي‎ 


3607. Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam dari bapaknya berkata; "Khadijah Radiallahu 'anha meninggal dunia 
sebelum hijrah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ke Madinah selang tiga tahun. Lalu beliau 
tinggal di Madinah dua tahun atau sekitar masa itu kemudian beliau menikahi 'Aisyah 
Radiallahu 'anha ketika dia berusia enam tahun. Kemudian tinggal bersamanya ketika dia 
berusia sembilan tahun". 


Bab: Hijrahnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam ke Madinah 
يَقُولْعُدَحَاحَبَاباقَقَالَهَاجَرَمَا‎ Ja EASY ا عَمَش‎ KERA GA 


a Mi anta aa SA Sena و ے ام‎ » LAA Ala 27 
j Pau F 2 2 م ا‎ - TA? 3 و‎ 2 
lsg end E 


4 38, 


Pap < 
2 5 ol 


EA ISA PE EA asa A‏ و 


AWEH 231‏ اتلد تو ZA‏ 
ورور من ينعت WANG 56045 gas‏ 


3608. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata, aku mendengar Abu Wa'il berkata; Kami 
mengunjungi Khabbab lalu dia bercerita; Kami telah berhijrah bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dengan hanya mengharapkan ridla Allah, dan kami telah mendapatkan 
pahala di sisi Allah. Lalu diantara kami ada yang meninggal lebih dahulu sebelum menikmati 
pahalanya sedikitpun (di dunia ini), diantaranya adalah Mus'ab bin Umair., dia terbunuh di 
medan Perang Uhud dan dia hanya meninggalkan selembar kain, apabila kami gunakan 
untuk menutup kepalanya dengan kain tersebut maka kakinya terbuka keluar dan bila 


- - 
2“ 7 2 ام 2,4 2 
ke‏ | كل S c?‏ 
ا من 
4 ر 3 


kakinya yang hendak kami tutup kepalanyalah yang terbuka. Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menutup kepalanya dengan kain tersebut 
sedangkan kakinya kami tutup dengan dedaunan idzhir. Dan diantara kami ada juga yang 
telah memetik hasil usahanya (didunia ini) ". 


As 9 AN, A وود‎ 227 24A 2 AA Bat ور 80 ےچ‎ 259, 


FAE NGE gagah kai 4‏ ينث التي ل SENI Pisah ar?‏ كَامَتَ 
هجر SIS gan ARA AMA 5 Rn BIS‏ 
PANAS‏ 


3609. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Hammad, putra dari Zaid, dari Yahya dari Muhammad bin Ibrahim dari 'Algamah bin Wagash 
berkata, aku mendengar 'Umar radliallahu 'anhu berkata, aku mendengar Rasululah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:; "Setiap amal tergantung dengan niat. Maka siapa 
yang hijrahnya untuk dunia uang ingin didapatkannya atau untuk seorang wanita yang akan 
dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan, dan barangsiapa yang hijrahnya 
karena Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya". 


عو 


مره قال ba‏ أب بُوعَمْرِوَالْأَوْرَاعِيُ عَنْ 


بن 


KA NG PAN An‏ حَدَتْنَايَحْيَى 


2 


ده مم 0 w Pa Lu A‏ ل و عاسم 
ا SEA 23 GAS ARENA‏ يھ قوللا هجر 


£ r 


2 
HATIKU 
z 
AA 


3610. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Yazid ad Damasygi telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Hamzah berkata, telah menceritakan kepadaku Abu 'Amru Al Auza'i dari 
'Abdah bin Abu Lubabah dari Mujahid bin Jabr Al Makki bahwa 'Abdullah bin 'Umar 
radliallahu 'anhuma pernah berkata, "Tidak ada hijrah setelah kemenangan (penaklukan kota 
Makah) ". 


2 5 رو‎ 1 PA AY a 5 PEH Z 
ا رَسَعَايشْهَمَعَ عَبَيّدِ بن عَمَير‎ GA AAN isi 
JSI NA 2255 Ja ANE PSI Aa YENG r A 


- 
وء‎ Ar 2 


ea GG ak 65 Sa sela PACEA‏ الَهالإِسَكَامَوَالْمَوَمَيَمْبُدْرَبَهُ 
Ia‏ 


3611. Berkata Yahya bin Hamzah, dan telah menceritakan kepadaku Al Auza'i dari 'Atha' bin 
Abi Rabah berkata; Aku bersama 'Ubaid bin 'Umair Al Laitsi berkunjung kepada 'Aisyah 
radliallahu 'anha, kami bertanya kepadanya tentang hijrah. Maka dia mengatakan; "Hari ini 
tidak ada lagi hijrah. Dahulu orang-orang beriman, diantara mereka ada yang berlari kepada 
Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa agamanya karena takut 
terkena fitnah. Adapun hari ini, Allah 'azza wajalla telah memenangkan Islam, dan hari ini 


pula seseorang dapat beribadah kepada Rabbnya sesukanya. Dan yang ada sekarang adalah 
jihad dan niat". 


AAN GN Gi sagê bê aa Aa A KING A A گر‎ Sa 

D IL Ie AA AE نكو‎ as ag IA PASANG 
AL PA 

ا AAA TAN OGG‏ ا و ۴ 4 ا ۶ £ 2 

GEA AM SAS ak A183 ت بنا وبينهمو‎ ARA UR (Abi sb lo A3 


LA 
2 ع‎ 


KE Pap EN 


3612. Telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Numair, Hisyam berkata, bapakku telah mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah radliallahu 
'anha, bahwa Sa'ad berkata: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya tidak 
ada seorangpun yang lebih aku cintai untuk aku perangi di jalan-Mu dari kaum yang telah 
mendustakan Rasul-Mu dan mengusir beliau. Ya Allah, sungguh aku yakin bahwa Engkau 
telah menghentikan perang antara kami dan mereka". Dan Aban bin Yazid berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya, 'Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan 
kepadaku, "..kaum yang telah mendustakan Nabi-Mu dan mengusirnya dari Quraisy". 


Ae ME aa و‎ er aa 532 
Seni BLESS KN NE NAN is Ea JELAS 


A 


LK a ر و یا‎ Le, 2 وا‎ AS 
E e „AE GANG ah b gala) 


3613. Telah menceritakan kepada kami Mathar bin Al Fadlal telah menceritakan kepada 
kami Rauh bin 'Ubadah telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada 
kami 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam diutus sebagai rasul saat beliau berusia empat puluh tahun, beliau tinggal di 
Makkah selama tiga belas tahun menerima wahyu, kemudian beliau diperintahkan untuk 
berhijrah, Maka beliau berhijrah dan (menetap di Madinah) selama sepuluh tahun hingga 
beliau wafat ketika berusia enam puluh tiga tahun". 


Man RE 73 BE FEE Bt SARAN GANG 
SE PPAS عباس قال كت رسو ل الول الیو سم بک لات‎ NG 


3614. Telah menceritakan kepadaku Mathar bin Al Fadlal telah menceritakan kepada kami 
Rauh bin 'Ubadah telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq telah menceritakan 
kepada kami 'Amru bin Dinar dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tinggal di Makkah selama tiga belas tahun (sejak menerima 
wahyu) dan beliau wafat ketika berusia enam puluh tiga tahun". 


2 وء 29 007 م و رو ر‎ Â 8 ر‎ max Ya 2 كد‎ 
SEN EA عبَيّد‎ oya الّضر مول عَمَرَ‎ NE مالك‎ SAS IBAN ALE SAEC 
hig و‎ 2 ae gn ENG ARA s Lu TAI PRR 
P RA LEAN Ge 56 سَعِيد‎ Eee Sal 
له بي أن يُوَّتِيَهُمِنَرَهْرَةٍالدتَامَاسَاءَوَبَينَمَاعِنَدَمُقَاخْتَارَمَاعِنَدَهُفَبحى أبُو‎ ni فال ٳ وعدا‎ 


SI yT EN قال الاس‎ NS تاو‎ 


KATA 


AG) a beui ANA A عبد کی الب‎ KETAT ARAI صل ال‎ 
ص ا ر‎ Aaa? ور‎ 7 Pa 
wW 215 SAS pala ya PAS لاله صَلَ الله‎ AS NG 


A 


edu S 


- 
ae 


r 


Kau An anal Are 2"‏ وو كُنْتُ مُتَخدٌ 
en ena meneh SULE Na‏ حو كدي یکر 


3615. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Abu an Nadlar mantan budak 'Umar bin 'Ubaidullah, dari 'Ubaid, yaitu 
anak dari Hunain, dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam duduk di atas mimbar lalu bersabda: "Sesungguhnya ada seorang hamba 
yang Allah telah ditawarkan kepadanya untuk memilih antara dunia dan apa yang ada di sisi- 
Nya, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah". Maka tiba-tiba Abu Bakar 
menangis lalu berkata: "Kami tebus anda dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami". Kami 
menjadi heran kepadanya. Orang-orang berkata:: "Perhatikanlah orang tua ini. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan tentang seorang hamba yang Allah ditawarkan 
kepadanya perhiasan dunia dan apa yang ada di sisi-Nya lalu orang tua ini berkata, "Kami 
tebus anda dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami". Dan ternyata hamba yang diminta 
memilih itu adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Abu Bakar adalah orang yang 
paling memahami tentang beliau. Dan kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam 
persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Dan seandainya aku boleh mengambil 
kekasih selain Rabbku, tentulah Abu Bakar orangnya. Akan tetapi yang ada adalah 
persaudaraan Islam. Sungguh tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa 
melainkan akan tertutup kecuali pintunya Abu Bakar". 


D. GAN Kaki ÊNGG S; دای‎ 


ba as 


2 Bae erah TE 


ia NG Nn Li S| ifasi لت‎ Wala sané ala ZA A Si رَضِيَ الا‎ 
ee 2 لال صل الل‎ Asas SENI pl Ss 


A - 


SEKEN MBM SN PAKA PN BE مها جر‎ SEA Ao AAN 


SIA wu 2‏ | ا عو رم A P AL p A GA‏ +2 م 7 Fa‏ 38 و Es‏ وده 

PL 923 NI Gema ب ر خر جني قَوَمِي قار يد أن‎ NG KA Fei Jaa 
A - A 2. ر ر ص‎ 2 A 2 A Png, أي‎ 

2 7 Ga 27 A 5 NA RA A راس اوم 2 وو ماه‎ 

SNI MEDAN AN BAN Pa 185 


“ 


2 


ريج و A‏ 2 ع ر ی aD‏ 2ر س Ar‏ 

333 الكل وَتَفَرِ ي الصيف و تين ڪل دو KSN‏ عَبُدَرَبَكَ D‏ 

IN KANGA NG BI ES EN ASUS MAS 36 A 

CA AISI AGE KENA SUS EEAN asa َرَجَعَوَارَتَحَل‎ 

Ka BL Z 1 رر‎ AS A و ر ص‎ pa 

PAI MT SS s DSK AN Ata‏ حم Aa‏ يقري الضيّف 
ea A 7 yg La ? u Lu P x‏ < > 27 و 

sdh KA AKENE ga BAEK لعو‎ ins 

SL aka A PANDAK SM BN AE AI AWAN 1s 385 


Ap YAA AP PEYE REM قبت أب بو جکر‎ e 3 
6) TAN cs ás يه‎ had گان صلی‎ Sea SÓ SE BENE SNG 


NA MA‏ بر A‏ لور Da‏ م 82م مه عو 

SA NE saa ابام وهجيو ينهو ينظو‎ GAS LAMA Male SES 

Adha bas EA ya BBS TANG MT JAN ELSA 
se A 4 4 رر‎ Tn PAN 

BIS 53-39 15325 ر‎ EA 3 بجو‎ AG PES UN Sui 


KABAG BALA ak at ASET pa AI EMAIL Go Je AA BA A 


2 A - 


CC بلك فسأن يريك مَك‎ AB SINI SSL عل و‎ SA RAB IE أن صر‎ SIS 
SEN SANA BE SUN يلابي بكر‎ PAN ANA a 


E ii 


TE قَإِيْ لا‎ Pear KENA NIS 
555 KAA SG ISS KA Pada 
4 8 A 


s 
Pd 

IM 
z 3 


jenaka PATA N AANE S CEEP NAAA E 
7 04 و‎ A a 
Eija Ag PREE A | 


NGENAM E ANG ES ANE NG ALA A 


- sg - - Z D 


SN pan ba KA sasa AS pass < 
G3 PIL KN AA Pala gah EN رسو ل اله صل‎ Jah KP SS 


A 


Pd AAE KA 


NA قتع‎ Pan ENE AN LA A AA 


A 


a W 


AA ia EN Je NG AAS Kubus TAR A3 Sales‏ سَاعَة 


3 is 2 8 


ABE ANA GA SA Sg SI Eee 


£ A > هوم‎ 


f Iaa ate AA TN e as رول اله کیا 6ا‎ 


LAGISTA AA ALTA بک‎ NGGI JH 
ل الال رسو ل الَو صلا كيه وسم َعَم کالبو بكر‎ 2 CN SAN کر‎ IS 
IE AAN GS هان قال‎ AN ANA اك‎ AS 
akik بكر‎ NÈNG LS ةف جر اب‎ AA EMS 5 HP EU SAE 


KL Jo NG A5 EL ELSA قم الجر‎ dinas Ag 
KA nn a ووا‎ 


MEA Kanada ca) Pi anic iya na تق‎ DA 


- 


AN iá Ab Kata SAE no‏ یری a‏ بهي 


رو 


II II 
AAA aaa imba گی نو‎  اًمِهِفيِضَرَواَمِهتَح‎ 
MEI Ag a gae set kad اللات و اشكأ جر رمو‎ 

HA 20110119 SARA Segan 
رِبَعَدَتَلَاثْلَيَالٍ‎ Aa دش َأَمِنَامْكَدَقََا‎ ES yan عَلَ‎ FT 
AK Je NG Pa SEE JAN و‎ A مهم اعا‎ la Pra 


t خي سْرَاقَدَبْنِمَالِكِبْنِ‎ 1 383 BIM SEN EGA شها ب و‎ 
: KERNA ASA Sa Keji ERA 


ررد ع نس 2 


AE مجلس‎ ANENG gali P Te واي کر‎ 
دة‎ SAE ESA SANG NG SA $ يان‎ auas 


Ke yag SANA ASIA ب کال سر‎ Te 0 
ت جار تي أن‎ ALE PA AAN GELAR AL فلاا‎ LE 


NE f, ره ر وم 7 هي‎ w Pa 7 P Pa و‎ EEA 
AA! جت بو من ظهر‎ ó أَخَذْت رمي‎ ae iSi يي‎ 


LA 
A A 
< B ox 


A 7 Z ZA £ م‎ e z رم وه‎ £ Pd 
“w 2s Ad و‎ 0... Ag A As a e nar ر2‎ 2 ET 72 3 w A عو‎ Pena 


٬ £ C3 Me Pn‏ يدي ِل wi 4 Cm SAN SES‏ ادزام 


aa AGA A 6 
BELAS کنر‎ SA Ea Ata shga gale: AS سيعت قرَاءَهَرَسُو‎ 
Kel SIN en S 


sie AN AAN Jin LAN Ali 


ERA sa BS AR 


mikia LEPAS Bh BIN م‎ 12233 00 
PP EN OA BA ia put الله‎ Je AN pa akan aa 


Ko A 


Aisso SA kls Ei ig AN AU jarak í 


WA IA SS IE‏ مر SAB AE‏ رفم نأ 


A 


0 
p 


A 
00 


مصی 


D Apa MSI WE Ela AA AI 
PIJN NSA anna Pemain SK At 
: senget NGNE As o 
PANAH PAR ga pa Pa وکی ترو‎ SANA AG Aa 
eooo a EG 
ملك اليو ِي‎ GA لبهم‎ maa AA D 


8 76 
ya - “ 


GA ANT AAN IG PIN SARA EA 33 JEG IS 
ES MA end Abel SA رمو ل او صل‎ 
SENJA 5 AL Son EN S HABIS gen 5 مىسهر‎ HENNA 33 
SA ERA كولم تر رشو لال‎ derajat 
Sa Man SAKA ALAN حى أَصَابّتٌ الشَّمْسرَسُولَاللَوصَلَّ‎ 


ob يسمي‎ KALA AN ارو ا ا سول‎ Para Pan 


a 


A AE AA N AEEA DATEN 


a 


oy 


A KALA َرَاحِلَكَهُكَسَارَيَمْشِي مَعَهُالدَّاسُحَتَىَبَ رَكَتْعِنَدَّمَسَجِدِالوَسُولِصَلَ‎ SA 3 


? 2G Z s 2 4 . a A Ks 2 0 
HAJI ِجَالمِنَالْمَسَلِمِينَوَكَانَمِرْبَدَالِلتَم‎ ga kah IA هو‎ PKI IL وَسَلَم‎ 
Kasat 


KIA sy ES Sea ja <2 ا‎ 
a a KN ترود الوا‎ Par As) Ed jala ANA NAS 
MEA حى‎ BALE الله أن‎ SERI a قفالا لا لبه‎ Oon 
لم لو شاد ليق‎ Bab 


2 


AN 363 AN TANGAN يو‎ AE AAS KEJU 
Bem oiy Se شتی‎ == e - 0 


3616. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail berkata Ibnu Syihab, telah menceritakan kepadaku 'Urwan bin Az Zubair 
bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha, istri Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata: Aku belum 
baligh ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam, sejak saat itu tidak ada satu haripun 
yang kami lalui melainkan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam datang menemui kami di 
sepanjang hari baik pagi ataupun petang. Ketika Kaum Muslimin mendapat ujian, Abu Bakar 
keluar berhijrah menuju Habasyah (Ethiopia), ketika sampai di Barkal Ghimad dia didatangi 
oleh Ibnu Ad Daghinah seorang kepala suku, seraya berkata, "Kamu hendak kemana, wahai 
Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab: "Kaumku telah mengusirku, maka aku ingin keliling dunia 
agar aku bisa beribadah kepada Tuhanku". Ibnu Ad Daghinah berkata: "Seharusnya orang 
seperti anda tidak patut keluar dan tidak patut pula diusir, karena anda termasuk orang yang 
bekerja untuk mereka yang tidak berpunya, menyambung silaturrahim, menanggung orang- 
orang yang lemah, menjamu tamu dan selalu menolong di jalan kebenaran. Aku akan 
menjadi pelindung anda. Maka kembali dan sembahlah Tuhanmu di negerimu." Maka Abu 
Bakar kembali dan berangkat pula Ibnu Ad Daghinah bersamanya. Lalu Ibnu Ad Daghinah 
pada sore hari berjalan di hadapan para pembesar Ouraisy seraya berkata kepada mereka: 
"Sesungguhnya orang seperti Abu Bakar tidak patut keluar dan tidak patut pula diusir. 
Apakah kalian mengusir orang yang suka bekerja untuk mereka yang tidak berpunya, 
menyambung silaturahim, menanggung orang-orang yang lemah, menjamu tamu dan selalu 
menolong di jalan kebenaran?". Akhirnya orang-orang Quraisy tidak mendustakan 
perlindungan Ibnu ad Daghimah tehadap Abu Bakar, dan mereka berkata kepada Ibnu Ad 
Daghinah: "Perintahkanlah kepada Abu Bakar agar beribadah menyembah Tuhannya di 
rumahnya saja dan shalat serta membaca Al Our'an sesukanya, dan janganlah dia 
mengganggu kami dengan kegiatannya itu dan jangan mengeraskannya karena kami 
khawatir akan menimbulkan fitnah terhadap istri-istri dan anak-anak kami". Ibnu Ad 
Daghinah menyampaikan hal ini kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar mulai beribadah di 
rumahnya dan tidak mengeraskan bacaan shalat dan tidak membaca al Our'an diluar selain 
di rumahnya. Kemudian muncul ide pada diri Abu Bakar untuk membangun tempat shalat di 
halaman rumahnya yang melebar keluar, yang dapat dia gunakan untuk shalat disana dan 
membaca al Our'an. Tetapi istri-istri dan anak-anak Kaum Musyrikin berkumpul disana 
dengan penuh keheranan dan menanti selesainya Abu Bakar beribadah. Dan sebagaimana 


4 


diketahui Abu Bakar adalah seorang yang suka menangis yang tidak sanggup menahan air 
matanya ketika membaca al Our'an. Maka kagetlah para pembesar Ouraisy dari kalangan 
Musyrikin yang akhirnya mereka memanggil Ibnu Ad Daghinah ke hadapan mereka dan 
berkata kepadanya: "Sesungguhnya kami telah memberikan jaminan kepada Abu Bakar 
dengan jaminan dari anda untuk beribadah di rumahnya, namun dia melanggar hal tersebut 
dengan membangun tempat shalat di halaman rumahnya serta mengeraskan shalat dan 
bacaan, padahal kami khawatir hal itu akan dapat mempengaruhi istri-istri dan anak-anak 
kami, dan ternyata benar-benar terjadi. Maka laranglah dia. Jika dia mau beribadah kepada 
Rabbanya di rumahnya saja silakan. Namun jika dia menolak dan tetap mengeraskan 
suaranya, mintalah kepadanya agar dia mengembalikan perlindungan anda, karena kami 
tidak suka bila kamu melanggar perjanjian dan kami tidak setuju bersepakat dengan Abu 
Bakar". Berkata 'Aisyah radliallahu 'anha: Maka Ibnu Ad Daghinah menemui Abu Bakar dan 
berkata: "Kamu telah mengetahui perjanjian yang kamu buat, maka apakah kamu tetap 
memeliharanya atau mengembalikan perlindunganku kepadaku, karena aku tidak suka bila 
orang-orang Arab mendengar bahwa aku telah melanggar perjanjian hanya karena 
seseorang yang telah aku ikat dengannya." Maka Abu Bakar menjawab; "aku mengmbalikan 
kepadamu jaminan perlindunganmu, dan aku ridla dengan jaminan perlindungan Allah 'azza 
wajalla." Dan NAbi shallallahu "alaihi wasallam pada saat itu sedang berada di Makkah, 
beliau bersabda kepada kaum muslimin: "Sungguh telah di perlihatkan kepadaku negeri 
tempat hijrah kalian yang memiliki pepohonan kurma diantara dua bukit yang berbatu 
hitam". Maka berhijrahlah orang yang mau berhijrah menuju Madinah. Begitu pula secara 
umum mereka yang berhijrah ke Habasyah ikut berhijrah ke Madinah. Lalu Abu Bakar juga 
bersiap-siap hendak berangkat menuju Madinah. Tetapi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepadanya: "Diamlah kamu di tempatmu, sesungguhnya aku berharap 
semoga aku mendapat izin (untuk berhijrah) ". Abu Bakar berkata: "Sungguh demi bapakku 
sebagai tebusan, apakah benar Tuan mengharapkan itu?". Beliau bersabda: "Ya benar". 
Maka Abu Bakar berharap dalam dirinya bahwa dia benar-benar dapat mendampingi 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam berhijrah. Maka dia memberi makan dua 
hewan tunggangan yang dimilikinya dengan dedaunan Samur selama empat bulan. Ibnu 
Syihab berkata, 'Urwah berkata, 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Pada suatu hari di tengah 
siang ketika kami sedang duduk di rumah Abu Bakar, tiba-tiba ada orang yang berkata 
kepada Abu Bakar: "Ini ada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam datang pada waktu yang 
sebelumnya tidak pernah beliau datang kepada kami pada waktu seperti ini". Maka Abu 
Bakar berkata: "Bapak ibuku menjadi tebusan untuk beliau. Demi Allah, tidaklah beliau 
datang pada waktu seperti ini melainkan pasti ada urusan penting". 'Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang kemudian meminta izin lalu beliau 
dipersilakan masuk. Beliau masuk dan berkata kepada Abu Bakar; "Perintahkan orang-orang 
yang ada di rumahmu untuk keluar". Abu Bakar berkata, "Mereka itu dari keluarga tuan juga, 
bapakku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah". Beliau lalu berkata: "Sunnguh aku telah 
diizinkan untuk keluar berhijrah". Abu Bakar bertanya: "Apakah aku akan menjadi 
pendamping, demi bapakku sebagai tebusanmu, wahai Rasulullah?". Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: "Ya benar". Abu Bakar berkata; "Demi bapakku sebagai 
tebusanmu, ambillah salah satu dari unta tungganganku ini". Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "(Harus) dengan harga" 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Maka kami 
mempersiapkan untuk keduanya dengan baik dan kami buatkan bagi keduanya bekal 
makanan yang kami simpan dalan kantung kulit. Sementara Asma' binti Abu Bakar 
memotong kain ikat pingganngnya menjadi dua bagian lalu satu bagiannya digunakan untuk 
mengikat kantung kulit itu. Dari peristiwa inilah kemudian dia dikenal sebagai Dzatin 


Nithagain (Wanita yang mempunyai dua potongan ikat pinggang). Aisyah radliallahu 'anha 
melanjutkan: - Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar sampai di gua 
di bukit Tsur. Mereka bersembunyi disana selama tiga malam. 'Abdullah bin Abu Bakar, 
seorang pemuda yang cerdik lagi cepat tanggap ikut bersama keduanya bermalan disana. 
Pada waktu sahur (akhir malam) dia keluar meninggalkan keduanya dan pada pagi harinya 
dia berbaur dengan orang-orang Ouraisy seperti layaknya orang yang bermalam di Makkah. 
Tidaklah dia mendengar suatu rahasia yang dapat memperdaya keduanya melainkan dia 
akan mengingatnya hingga dia datang menemui keduanya dengan membawa kabar ketika 
hari sudah mulai gelap. Dan 'Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar menggembalakan 
kambing untuk diperah susunya dan diberikan kepada keduanya sesaat setelah berlalu 
waktu 'Isya', Maka keduanya dapat bermalam dengan tenang, dengan mendapat susu segar, 
yaitu susu hasil perahan kambing itu hingga Amir bin Fuhairah menggiring kambing-kambing 
tersebut untuk digembalakan saat menjelang pagi. Dia melakukan ini pada setiap malam 
selama tiga malam persembunyian itu. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan 
Abu Bakar mengupah seseorang dari suku Bani ad Diil, yaitu suku keturunan Bani 'Abdu "Adi 
sebagai pemandu jalan. Orang itu adalah orang yang mengerti tentang jalur perjalanan. 
Orang ini telah ikut bersumpah dengan keluarga Al 'Ash bin Wa'il as Sahmiy dan juga dia 
adalah seorang yang beragama dengan agamanya orang-orang Kafir Quraisy. Namun 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar menpercayainya dan menyerahkan 
kedua unta tunggangannya dan membuat perjanjian dengannya untuk membawa kembali 
unta tunggangan tersebut di gua Tsur setelah tiga malam pada waktu shubuh di malam 
ketiga. Kemudian 'Amir bin Fuhairah berangkat bersama keduanya dan seorang penunjuk 
jalan tadi. Pemandu jalan itu mengambil jalan di pesisir bersama mereka. Ibnu Syihab 
berkata: Dan telah mengabarkan kepadaku 'Abdur Rahman bin Malik Al Mudliji, keponakan 
Suragah bin Malik bin Ju'syam, bahwa bapaknya mengabarkan kepadanya, bahwa dia 
mendengar Suragah bin Ju'syam berkata: Datang kepada kami beberapa orang utusan Kaum 
Kafir Quraisy, yang menjadikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar sebagai 
sayembara berhadiah bagi orang yang membunuh atau menawan salah seorang dari 
keduanya. Dan ketika aku sedang duduk bermajelis di tengah majelis kaumku, Bani Mudlij, 
tiba-tiba datang menghadap seorang dari mereka lalu berdiri di hadapan kami yang sedang 
duduk bermajelis seraya berkata: "Wahai Suragah, sungguh barusan aku melihat hitam- 
hitam di pesisir. Aku kira mereka itu adalah Muhammad dan shahabatnya". Suragah berkata: 
Saya tahu bahwa mereka itu adalah yang dimaksud, tetapi aku berkata kepadanya, 
"sesungguhnya mereka itu bukan mereka (rombongan Rasulullah), akan tetapi kamu telah 
melihat fulan dan fulan, yang bergerak bersama-sama dengan mata-mata kami." Aku tetap 
berdiam di majelis itu beberapa saat, kemudian aku pergi pulang dan masuk ke rumah. 
Kemudian aku perintahkan pembantu wanitaku agar membawa keluar kudaku dari balik 
bukit dan menahannya hingga aku datang. Aku mengambil tombak lalu keluar dari belakang 
rumah. Aku menyembunyikan tombakku dengan meletakkan ujung bawah tombak itu ke 
tanah dan merendahkan ujung atasnya, ketika aku sampai pada kudaku, aku langsung 
menungganginya. Aku mempercepat lari kudaku itu agar aku dapat mendekati mereka. 
Ketika aku sudah dekat dengan mereka, kudaku terperosok ke tanah dan aku jatuh 
tersungkur. Aku bangun lalu aku menggapaikan tanganku ke tempat anak panahku lalu aku 
keluarkan beberapa anak panah untuk aku jadikan alat mengundi nasib. Aku mencari 
penjelasan denga cara mengundi anak panah itu, apakah aku akan mencelakai mereka atau 
tidak. Maka undian yang keluar adalah apa yang tidak aku senangi. Kemudian aku 
menunggang kudaku lagi tanpa percaya dengan hasil undian tadi agar aku dapat mendekati 
mereka lagi. Ketika aku (mendekat) sampai dapat mendengar bacaan Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam, dan pada saat itu beliau tidak menoleh, sedangkan Abu Bakar sering kali 
menoleh kesana kemari, kaki depan kudaku kembali terperosok di dalam tanah hingga 
mencapai kedua lututnya dan aku terpelanting dari atasnya. Aku menghalau kudaku, lalu dia 
bangkit dan hampir saja dia tidak dapat mencabut kedua kakinya. Ketika kudaku sudah 
berdiri tegak, tiba-tiba pada bekas jejak kakinya keluar asap (yang tidak berasal dari api) lalu 
membubung ke langit bagaikan awan. Kemudian aku kemabli mencari penjelasan dengan 
undian dan lagi-lagi undian yag keluar adalah yang aku tidak sukai. Akhirnya aku memanggil 
mereka dengan jaminan keamanan. Maka mereka berhenti. Lalu aku menunggang kudaku 
hingga sampai kepada mereka. Ketika aku memperolah kegagalan (membunuh mereka), 
terbetiklah dalam hatiku bahwa kelak urusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan 
menang. Aku berkata kepada beliau: "Sesungguhnya kaum anda telah membuat sayembara 
berhadiah atas engkau". Lalu aku menceritakan kepada mereka apa yang sedang diinginkan 
oleh orang-orang atas diri beliau. Kemudian aku menawarkan kepada mereka berdua 
perbekalan dan harta bendaku, namun keduanya tidaklah mengurangi dan meminta apa 
yang ada padaku. Akan tetapi beliau berkata: "Rahasiakanlah keberadaan kami". Lalu aku 
meminta kepada beliau agar menulis surat jaminan keamanan, maka beliau menyuruh 'Amir 
bin Fuhairah untuk menuliskannya pada kulit yang telah disamak. Lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Ibnu Syihab berkata: telah mengabarkan kepadaku 
'Urwah bin Az Zubair, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertemu dengan Az 
Zubair dalam rombongan kafilah dagang Kaum Muslimin. Mereka adalah para pedagang 
yang baru kembali dari negeri Syam, Az Zubair memakaikan pakaian berwarna putih kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kaum Muslimin di Madinah telah 
mendengar keluarnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari Makkah, dan mereka setiap 
pagi pergi ke Harrah untuk menyambut kedatangan beliau sampai udara terik tengah hari 
memaksa mereka untuk pulang. Pada suatu hari, ketika mereka telah kembali kerumah- 
rumah mereka, setelah menanti dengan lama, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas salah 
satu dari benteng-benteng mereka untuk keperluan yang akan dilihatnya, tetapi dia melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan shahabat-shahabatnya berpakaian putih yang 
hilang timbul di telan fatamorgana (terik panas). Orang Yahudi itu tidak dapat menguasai 
dirinya untuk berteriak dengan suaranya yang keras; "Wahai orang-orang Arab, inilah 
pemimpin kalian yang telah kalian nanti-nantikan". Serta merta Kaum Muslimin 
berhamburan mengambil senjata-senjata mereka dan menyongsong kedatangan Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam di punggung harrah. Beliau berdiri berjajar dengan mereka di 
sebelah kanan hingga beliau singgah di Bani 'Amru bin 'Auf. Hari itu adalah hari Senin bulan 
Rabi'ul Awwal. Abu Bakar berdiri sementara beliau duduk sambil terdiam. Maka mulailah 
orang-orang Anshar yang belum pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memberi ucapan selamat kepada Abu Bakar hingga sinar matahari langsung mengenai 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Abu Bakar menghampiri beliau dan memayungi 
beliau dengan selendangnya. Saat itulah orang-orang baru tahu mana Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tinggal di rumah Bani 'Amru bin 'Auf 
sekitar sepuluh malam dan beliau membangun sebuah masjid yang dibangun atas dasar 
ketagwaan, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di masjid itu. Selanjutnya beliau 
mengendarai unta beliau untuk berjalan bersama orang-orang sampai unta beliau 
menderum di masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah, masjid dimana Kaum 
Muslimin mendirikan shalat. Sebelumnya masjid tersebut adalah tempat penjemuran kurma 
milik Suhail dan Sahal, dua anak yatim di bawah perwalian As'ad bin Zurarah. Kemudian 
ketika untanya menderum, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Insya Allah, 
inilah tempat tinggalku". Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil kedua 


anak yatim itu untuk membeli tempat penjemuran kurma itu, untuk dijadikan masjid. Kedua 
anak yatim itu berkata: "Tidak. Bahkan kami telah menghibahkannya kepada tuan. Wahai 
Rasulullah." Tetapi Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidak mau menerima hibah 
keduanya sampai akhirnya beliau membelinya dari kedua anak itu. Selanjutnya beliau 
membangunnya sebagai masjid dan mulailah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama 
para shahabat beliau memindahkan batu-batu untuk membangunnya. Sambil memindahkan 
batu-batu itu beliau bersya'ir: "Barang yang dibawa ini (batu-batuan) bukanlah barang dari 
Khaibar.Ini adalah lebih baik, wahai Rabb kami, dan lebih suci". Dan beliau juga bersya'ir: "Ya 
Allah, sesungguhnya pahala itu adalah pahala akhirat. Maka rahmatilah kaum Anshar dan 
Muhajirin", Perawi membawakan sya'ir seseorang dari Kaum Muslimin namun tidak 
disebutkannya kepadaku. Ibnu Syihab berkata: Diantara hadits-hadits yang ada, tidak ada 
satupun hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
membawakan sya'ir secara sempurna selain dari hadits ini". 


KÁ. Ne AAL حَدَتْتَاهِسَامْعَنَبِيدِوَ‎ Pi BE SAS 
A 


kas NA a NÈNG i Sia esa s SA Gn DAKA 


SENAR ڳاس‎ PAN Laa 2 BAEN A SN 


3617. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dan 
Fathimah dari asma' radliallahu 'anha berkata; Aku membuatkan bekal perjalanan untuk 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar ketika keduanya hendak berangkat hijrah 
menuju Madinah. Aku katakan kepada bapakku; "Aku tidak mendapatkan sesuatu untuk 
mengikat melainkan kain ikat pinggangku". Bapakku berkata: "Potonglah kain ikat pinggang 
tu". Maka aku melakukannya. Dari situlah kemudian aku dijuluki dengan Dzatin Nithagain 
(Wanita yang mempunyai dua potongan ikat pinggang) " Sedang Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma berkata, "'Asma' adalah Dzatu Nithag"'. 


TEE نسي‎ AA مقت‎ LA GA AAA aa تدر‎ KE SAS دشار‎ ALA CA 
paus aa ېك شر‎ WASS Kes la sale g TT 


d 


CNN PA E Saksi AY T لا٤‎ A da PUN 


AA Kar‏ ت 


PE SE Nya ani NS 4 KENA pedas 
رَضِيتُ‎ 


A 


3618. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq berkata, aku 
mendengar Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berhijrah menuju Madinah, Suraqah bin Malik bin Ju'syam menguntit beliau. Maka beliau 
mendo'akan kecelakaan baginya sehingga kudanya terperosok kedalam tanah. Kemudian 
Suragah berkata; "Mohonkanlah doa kepada Allah untukku dan aku tidak akan 
mencelakakanmu". Maka beliau mendo'akannya. Al Bara' berkata: Kemudian Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam merasa haus lalu beliau lewat didepan seorang pengembala. Abu 
Bakar berkata: "Maka aku mengambil kambing yang kurus lalu aku peras sedikit susunya 
kemudian aku mendatangi beliau, kemudian beliau meminumnya hingga aku merasa puas". 


2 A 


Ai : II يحم‎ BN 
KEENAKAN GA 3 SSI, Lan NG e 
YY BAL A AA سام‎ NE NG 
Aa IAI saki Dsn ALA banah NG AN سول‎ a 


AKU Ge SENG lan نهر وهام عن‎ JÊG NGA BASE ENG 
jab Perasan و ا‎ NASA 


3619. Telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya dari Abu Usamah dari Hisyam bin 
'Urwah dari bapaknya dari Asma' radliallahu 'anha, bahwa Asma' sedang mengandung 
'Abdullah bin Az Zubair. Dia berkata: "Aku keluar menuju dengan usia kandungan yang sudah 
sempurna lalu aku tiba di Madinah. Aku singgah di Ouba' lalu melahirkan disana. Kemudian 
aku membawa bayiku ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku letakkan di 
buaiannya. Kemudian beliau meminta sebutir kurma dan mengunyahnya kemudian 
meludahkannya ke mulut bayiku. sehingga yang pertama kali masuk ke rongga mulutnya 
adalah air ludah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian beliau mentahniknya 
dengan kurma (memasukkan kunyahan kurma ke bagian depan tenggorokan sebelah atas) 
lalu mendo'akannya dan memberahinya. Dialah anak yang pertama kali lahir dalam Islam." 
Hadits ini di perkuat oleh Khalid bin Makhlad dari 'Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya 
dari Asma' radliallahu 'anha, bahwa dia berhijrah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dalam keadaan mengandung. 


A ور‎ 2 Z 


PARI ANA‏ َع ا ي A) GENG ge saa AA EA Lin TA‏ مَوّلود 
din ale NGA LAN Gala saga PA IS MN ANA ENG‏ 

A mana AG Page A IL ا 2ر‎ read 

aa AN صل‎ ga Ga بَطتَه ر‎ Juba TAS ED 
3620. Telah menceritakan kepada kami Outaibah dari Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah 
dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Bayi yang pertama kali lahir dalam 
Islam adalah 'Abdullah bin Az Zubair dimana mereka membawanya ke hadapan Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambil sebutir kurma 
kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan yang pertama kali masuk ke dalam 
perutnya adalah air ludah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam". 


ر ود BG‏ ر يم رو ja ONA‏ ر بر ع يز AL‏ يكو و ور 
دري عبد : a‏ 
A 2 A‏ 2 


$ 4 ke 
e 4 للقن‎ kana KAN Jo NG JANE رضي‎ 


d 


KG KEMANG a Pata ALASAN‏ مَنْ 


Sa جل ادي‎ MS هيو‎ ea IN MÍ% 
KAA K JAS بقارس‎ 32 6 KA TEKI SEN سَبِيلَ‎ ES Pn 
aig Ga RN aa LAM ka a SANEGA GE AN 
GEK AE ANA DAN PANG NG pai 


IN 


AI AI Gb Nada JD و گان آ خر‎ pelayan aiet BEA gód at AI 
alaa : الإ كي الوص اشا‎ PERAS 215 AN saie 
ولو‎ KN ARA کچ کی‎ EME کر كف‎ 
oaa A ga ISA SALA SAS Kon ع فقي ف‎ SEA 


NN ayu BEBAS pas SE SAK SAI, E, 
PI SAN ياي يځر‎ 3 SI JAR Asah مَخْلِلِأَهْلهِ‎ 223 SA as 


og da yel Te SIB sê ayla MENGAN Seth A 
كَالَقُومًا‎ KAN Tm Ds SSB SET AT PIL FI 
AIA A 4x 


ANG قَقَالَأشَهَدَأَنَكَرَسُو‎ AA, AN ERE aie án feá KUBA 5 


5 Asá AA AD Maja ATENG NAK Bn PO Li NG 
a Ga Sa EN, D AAN 
His aAA يَامَعْشَرَ‎ E LE AA SPA ASI AG ala saé 
LA jaga ita IE عمو يرسو‎ HPS PANAS AA 

BEN Ka BP Aang pura AI JELISU Je 
GA KUA Fs PN AH A AH GEA A AU AP 6 

n pe, A NAN GA احاتى‎ SEAT AJE Ba 


BE 3 - FRASE Se? AI NG IG ak) 


2 
2 e7 
1 


ta 7 tai Hn 4 س سر‎ - 2 Ga tai £ 2 G 
KA ISA DSA POLIS NG Ga AN NY AANG pala ah) 


3621. Telah menceritakan kepadaku Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Abdush 
Shamad telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
'Aziz bin Shuhaib telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata: 
Nabi Allah shallallahu "alaihi wasallam tiba di Madinah dengan membonceng Abu Bakar. Abu 
Bakar adalah seorang yang sudah tua dan dikenali, sedangkan Nabi Allah shallallahu 'alaihi 
wasallam masih muda dan belum dikenal. Anas Radiallahu 'anhu berkata: Maka datanglah 
seorang laki-laki kepada Abu Bakar seraya berkata: "Wahai Abu Bakar, siapakah laki-laki yang 
di hadapanmu ini?". Abu Bakar menjawab, "Dialah orang yang telah menunjukkan jalan 
kepadaku". Orang itu menduga bahwa yang dimaksud Abu Bakar adalah penunjuk jalan yang 
dilalui. Padahal yang sebenarnya adalah jalan kebaikan (Islam). Kemudian Abu Bakar 
menoleh, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda yang menyusul mereka. Abu Bakar 
berkata: "Wahai Rasulullah, ada seorang penunggang kuda yang menyusul kita". Maka Nabi 
Allah menoleh lalu bersabda: "Ya Allah, sungkurkanlah ia ke tanah". Maka orang itu 
dipelantingkan kudanya. Lalu kuda itu berdiri sambil meringkik. Laki-laki itu berkata: "Wahai 
Nabi Allah, perintahkanlah aku apa saja yang engkau inginkan". Beliau berkata: "Tetaplah 
kamu di tempatmu sekarang, dan jangan biarkan ada seorangpun yang menyusul kami". 
Anas Radiallahu 'anhu berkata: Maka laki-laki itu berjuang di awal hari untuk melindungi 
Nabi Allah dan pada akhir hari dia menjadi tameng bagi beliau". Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam singgah di samping harrah, lalu mengirim utusan kepada kaum 
Anshar. Maka mereka datang menemui Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu 
Bakar, mereka memberi salam kepada keduanya. Mereka berkata, "berjalanlah kalian 
berdua dengan aman dan dipatuhi". Maka Nabi Allah shallallahu "alaihi wasallam dan Abu 
Bakar menunggang tunggangannya sedangkan mereka mengelilingi keduanya dengan 
bersenjata. Sementara itu di Madinah sudah tersiar kabar bahwa telah tiba Nabi Allah, telah 
tiba Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka naik ketempat tinggi untuk melihat, lalu 
mereka berseru: "Nabi Allah telah tiba, Nabi Allah telah tiba". Beliau terus berjalan hingga 
singgah di samping rumah Abu Ayyub. Sesungguhnya ketika beliau sedang bercerita tentang 
keluarganya, "Abdullah bin Salam mendengarnya. Saat itu dia sedang berada di kebun kurma 
milik keluarganya untuk memetik buahnya untuk mereka. Maka dia bergegas meletakkan 
apa yang sudah dipetiknya lalu datang mendengar dari Nabi Allah shallallahu "alaihi 
wasallam, kemudian kembali kepada keluarganya. Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam 
bertanya: "Manakah rumah keluarga kami yang terdekat?". Abu Ayyub menjawab: "Sayalah, 
wahai Nabi Allah. Ini rumahku dan ini pintuku". Beliau kemudian berkata: "Pergilah dan 
siapkanlah tempat untuk istirahat siang kami". Abu Ayyub berkata: "Bedirilah kalian berdua 
dengan barakah dari Allah". Ketika Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba, 'Abdullah bin 
Salam pun tiba, dia bertanya: "Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan engkau 
datang dengan membawa kebenaran. Sungguh orang-orang Yahudi telah mengetahui bahwa 
aku adalah pemimpin mereka dan putra dari pemimpin mereka, orang 'alim mereka dan 
putra dari orang 'alim mereka. Panggilah mereka dan tanyalah kepada mereka tentang aku 
sebelum mereka mengetahui bahwa aku telah masuk Islam. Karena, bila mengetahui aku 
telah masuk Islam, mereka akan mengatakan kedustaan tentang aku yang tidak ada 
padaku". Maka Nabi Allah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus utusan kepada mereka, 
mereka pun datang dan menemui beliau. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata 
kepada mereka: "Wahai sekalian kaum Yahudi, kecelakaan buat kalian. Takutlah kepada 


Allah. Demi Allah, yang tiada ilah yang berhak disembah melainkan Dia, sungguh kalian telah 
mengetahui bahwa aku adalah Rasul Allah yang benar dan aku datang kepada kalian dengan 
membawa kebenaran. Maka masuklah kalian kepada Islam". Mereka berkata: "Kami tidak 
mengetahuinya". Mereka mengatakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak 
tiga kali. Beliau bertanya: "Siapakah 'Abdullah bin Salam itu di kalangan kalian?". Mereka 
menjawab: "Oh, dia adalah pemimpin kami dan putra dari pemimpin kami, orang 'alim kami 
dan putra dari orang 'alim kami". Beliau bertanya: "Bagaimana pendapat kalian seandainya 
dia telah masuk Islam". Mereka berkata, "Maha suci Allah. Dia tidak akan mungkin masuk 
Islam". Beliau bertanya lagi: "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia telah masuk Islam". 
Mereka kembali berkata: "Maha suci Allah. Dia tidak akan mungkin masuk Islam". Beliau 
kembali bertanya lagi: "Bagaimana pendapat kalian seandainya dia benar-benar telah masuk 
Islam". Mereka tetap berkata; "Maha suci Allah. Dia tidak akan mungkin masuk Islam". 
Beliau berkata: "Wahai Ibnu Salam, keluarlah temui mereka". Maka 'Abdullah bin Salam 
keluar seraya berkata: "Wahai, orang-orang Yahudi, takutlah kalian kepada Allah. Demi Allah, 
yang tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Sungguh kalian telah mengetahui 
bahwa dia adalah Rasul Allah dan dia datang dengan membawa kebenaran". Maka mereka 
berkata: "Kamu dusta". Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengusir mereka 
keluar. 


Pee AAS‏ سى gan AE YAN EA Ad IS‏ نافع عَنْ 


5 ار ا‎ bJ ار 4 و رر چ‎ ZA - LE LAI LG وام‎ 
LATEN Te من‎ ANAK MAN ی‎ 4 Sea 


Mek ia eaaa i PAN aaa CF EI لابن عْمَرَ‎ 
akio PARA هو‎ AI ATA gelas هَاجْرَ‎ 


3622. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Umar dari 
Nafi' dari 'Umar bin Al Khaththab radliallahu "anhu, dia mewajibkan kepada empat orang- 
orang Muhajirin yang pertama untuk membayar empat ribu bagi setiap orang dan dia 
mewajibkan bagi Ibnu 'Umar tiga ribu lima ratus". Lalu dia ditanya: "Ibnu 'Umar termasuk 
muhajirin, tapi kenapa engkau mengurangi dari kewajiban empat ribu?". Maka dia 
menjawab, "Dia berhijrah dibawa oleh kedua orang tuanya." Dia juga berkata, "Dia tidak 
sama dengan orang yang berhijrah sendiri". 


AAU Wé خر تاسفیاژء عَنَالْأَعْمَشِعَنَأَيِوَابِعَنَحَبًا‎ Pe et banya 

ala galah AN‏ حَدَ IA IE AN E KA ah‏ امد قال 

BEA aa Mars لع تي‎ Pe 
222 


a Da abah‏ لما oa‏ ويام ُضْعَب حب د ANU ha NA AE Hq Jaman‏ فيه 


اما 


سول 


A 


bog 


20 


r ررر‎ 


PAPA AAA D et = aA ee E 


BEN Aa A رِجَلَيّهِمِنَ‎ sa SBN سَلْمَ‎ GILA NYA 
3623. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Khabbab berkata: Kami berhijrah bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam". Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada 
kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Al A'masy berkata, aku 
mendengar Syagig bin Salamah berkata, telah menceritakan kepada kami Khabbab berkata, 
"Kami berhijrah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam semata-mata mengharapkan 
ridla Allah, dan kami telah mendapatkan pahala di sisi Allah. Lalu diantara kami ada yang 
meninggal lebih dahulu sebelum menikmati pahalanya sedikitpun (di dunia ini), diantaranya 
adalah Mus'ab bin Umair. Dia terbunuh di medan Perang Uhud dan dia tidak meninggalkan 
suatu apapun selain selembar kain yang apabila kami gunakan untuk menutup kepalanya 
dengan kain tersebut maka kakinya terbuka keluar dan bila kakinya yang hendak kami tutup 
kepalanyalah yang terbuka. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan 
kami untuk menutup kepalanya dengan kain tersebut sedangkan kakinya kami tutup dengan 
dedaunan idzhir. Dan diantara kami ada juga yang telah memetik hasil usahanya (didunia ini) 


KEP SI Bni an = 3 sia Ass ia 
TESTI ELISA IELTS EN SAN مُوسی‎ 
َيَهِوَسَلَّم وَهِجْرَتُتَامَعَهُوَجِهَادَْامَعَهُ‎ KANAN P MAAN 
BANI AIB pp US امه‎ PPA AT اا‎ NGGAWE 
Koni Je ala Sat WAS aé IS skk gala ALA AI جَاهَدْكَابَمْدَرَسُو‎ 
AA AH fendas أكاو َي تفش شمر‎ sad JIBEK ج‎ As 


aba لوباك وال‎ SIG ya p CN LS aN SAAC E e AG 
3624. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bisyir telah menceritakan kepada kami 
Rauh telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Mu'awiyah bin Qurah berkata, telah 
menceritakan kepadaku Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari berkata, 'Abdullah bin 'Umar 
radliallahu 'anhuma berkata kepadaku; "Apakah kamu mengetahui apa yang dikatakan 
bapakku kepada bapakmu?". Abu Burdah berkata; Aku menjawab; "Tidak". Ibnu 'Umar 
berkata; "Sesungguhnya bapakku telah berkata kepada bapakmu; "Wahai Abu Musa, apakah 
kamu senang dengan kelslaman kita bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hijrah 
kita bersama beliau, jihad kita bersama beliau dan amal-amal kita seluruhnya bersama beliau 
di tetapkan -sebagai pahala- untuk kita? Dan semua amal kita yang kita kerjakan setelah 
beliau kita akan mendapat keselamatan dan balasan yang sepadan?" Maka bapakku berkata; 
"Demi Allah, sungguh kita telah berjihad sesudah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kita 
shalat, shaum dan beramal kebaikan yang banyak dan telah banyak orang yang masuk Islam 
di tangan kita, sudah tentu kita mengharapkan pahala itu", Bapakku berkata lagi; "Adapun 


aku, demi Dzat yang jiwa 'Umar berada di tangan-Nya, aku berharap bahwa amalan itu untuk 
kita dan setiap amal yang telah kita lakukan setelah itu dapat menyelamatkan kita secara 
sepadan". Aku berkata: "Sesungguhnya bapakmu lebih baik dari bapakku”. 


GAE NG a ګګ‎ iis, áh 00 


a SL Milan Be AA Jaa KAS عْمَرَرَضِيَ‎ 


A 


233 Hoa PEK عم‎ A لق‎ JAN Nat ANUS Pan ca 


Pad 
g Z 


AAN LSG BELA STS AE AE GS‏ ول هر و ا 
PNG 2‏ 
BN Aa ss‏ 


3625. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ash Shabah, atau telah sampai 
kepadaku berita darinya, telah menceritakan kepada kami Isma'il dari 'Ashim dari Abu 
'Utsman berkata, aku mendengar Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma jika dikatakan kepadanya 
bahwa dia berhijrah sebelum bapaknya, dia akan marah. Dia berkata: "Aku beserta bapakku 
datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kami mendapatkan beliau 
sedang istirahat siang, lalu kami kembali ke tempat tinggal kami. Kemudian 'Umar mengutus 
aku sambil berkata: "Pergi dan lihatlah apakah beliau sudah bangun". Maka aku mendatangi 
beliau lalu masuk dan membai'at beliau, kemudian aku kembali menemui 'Umar dan aku 
kabarkan kepadanya bahwa beliau sudah bangun. Maka kami berangkat menemui beliau 
dengan agak mempercepat jalan hingga kami masuk menemui, beliau lalu "Umar membai'at 
beliau kemudian aku pun membai'at beliau". 


NGA‏ د Baa Tn ANANE‏ شف ba‏ نَأ إِسْحَاقَ 


iyi D EA Jana a E S a Mitaj 


A 


Ca p SNI ao L ATE KIE Je AN) A 


IAI gan Eh a ea pn PANA A 
GG قاطت اض ما حو‎ a gak EN صل‎ NG ELSA gah ala sala 
JING IE LI 3 AS Jas Aa PELAN برا‎ 


رعو 


ne EN JAN Na dak JA LS 
AS sa 553555 SUA معي إِكَاوَ‎ Ia ANG PA 


LA 


KACA 


و 


UNA AT ATA KIE Jet aa بر دأ‎ EN eia A AH £ 


AA 36 Gagal, AA Fimi EA 7 5 7 HE AI AS AIA 


3626. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Utsman telah menceritakan kepada kami 
Syuraih bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari bapaknya dari 
Abu Ishag berkata, aku mendengar Al Bara' bercerita, katanya: Abu Bakar membeli 
seperangkat pelana dari 'Azib lalu aku membawa pelana itu bersamanya. -Dia (Al Bara') 
melanjutkan: - Maka 'Azib bertanya kepadanya tentang perjalanan hijrah Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam. Abu Bakar berkata: "Kami telah melakukan pengamatan hingga 
kami memilih keluar di malam hari, lalu kami mempercepat perjalanan kami di waktu malam 
dan siang, hingga akhirnya ketika pada waktu tengah hari, nampak kepada kami sebuah batu 
besar. Kemudian kami mendatangi batu tersebut dan ada celah untuk bernaung. Maka aku 
menggelar kainku yang terbuat dari kulit unta untuk Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, 
kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidur di atasnya. Aku beranjak sejenak untuk 
mengamati keadaan sekeliling tempat itu yang ternyata aku bertemu dengan seorang budak 
penggembala yang sedang menghalau kambingnya menuju batu tersebut untuk bernaung 
sebagaimana yang kami inginkan tadi. Aku bertanya kepadanya, "Milik siapakah kamu ini 
wahai budak?" budak pengembala itu menjawab, "Aku ini milik fulan". Aku bertanya lagi: 
"Apakah kambingmu ini menghasilkan air susu?" penggembala itu menjawab: "Ya". Aku 
bertanya lagi: "Apakah kamu bersedia memeras susunya?". Dia menjawab: "Ya". Maka dia 
mengambil seekor diantara kambing-kambingnya lalu aku katakan: "Bersihkanlah puting 
susunya (dari debu, bulu dan kotoran)." Abu Bakar melanjutkan: Kemudian penggembala itu 
memeras sedikit susu dan memasukkannya ke dalam sebuah gelas, dan aku membawa 
wadah kecil yang aku siapkan untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka aku 
menuangkan air ke dalam susu itu agar dingin pada bagian bawahnya lalu aku bawa susu itu 
untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Aku katakan: "Minumlah wahai Rasulullah". Maka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam meminumnya hingga aku puas". Kemudian kami 
meneruskanperjalanan sementara orang yang mencari kami membututi kami melalui jejak- 
jejak kami. Al Bara' berkata: Aku masuk bersama Abu Bakar menemui keluarganya yang 
ternyata disana ada 'Aisyah radliallahu 'anha, putrinya, yang sedang berbaring sakit terkena 
demam. Aku melihat bapaknya menciumnya lalu berkata: "Bagaimana keadaanmu wahai 
ananda". 


TÉS SUDAH HN NA Ket MASA EA NS ا‎ 
BERAGAMA LAN GELANG a yag A PA aa عن نيس حادم‎ a 
be SI AAL NIS LN send LS Kla Li 
Agate DIAN SRS BEE IA KANEA Inn 

fes (AN Sei S li AS Esa‏ م 

3627. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman telah menceritakan 


kepada kami Muhammad bin Himyar telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu 
'Ablah bahwa 'Ugbah bin Wassaj bercerita kepadanya dari Anas, pembantu Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba (di Madinah) dan tidak ada 
satupun dari shahabat beliau yang paling banyak ubanya selain Abu Bakar. Maka kemudian 
dia mengecatnya dengan daun inai dan katam (daun pewarna lainnya) ". Dan berkata 
Duhaim telah menceritakan kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Al Auza'i 
telah menceritakan kepadaku Abu 'Ubiad dari 'Ugbah bin Wassaj telah menceritakan 
kepadaku Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba di 
Madinah dan diantara shahabat beliau yang paling tua adalah Abu Bakr. Kemudian dia 
menyemirnya menggunakan daun inai dan katam (daun pewarna lainnya) hingga warna 
rambutnya nampak kemerah-merahan." 


y ا‎ r. A 2 2 Pari A A 4 
SAN An KN عَنْ يو عَنَ ان شه اب عن‎ gah SANG kaa SS 
Z ” - bd Z bd Z 

A م‎ 


G AKA? LG per‏ اه & و A LA‏ ور ص sg. -47 Az 3G EG‏ ري AR NIN‏ سے 
رَضِيَ SE AMAL SABB SAN AG SALA‏ طَلْقَهَافتَرَوَجَهَاابَنْعَمَهَا 
A w 2 - 2. 2 2 GA 0 2... Z í 7 2‏ 
هذا الشاع الذي قال هذه القصيد ةر تی SU‏ بالقلیب قلیب yA‏ من a BSM‏ 
2 ر pr g“ P‏ و ل الام ا 
AAE Rena A Pak Nu 2 3‏ ا 2 0 95 دس > Te. D La, {z‏ 


SARA AS SI ANE eta ga KS 
3628. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari "Aisyah radliallahu 'anha 
bahwa Abu Bakr radliallahu 'anhu pernah menikahi seorang wanita dari bani Kalib yang 
kemudian dipanggil Ummu Bakr. Lalu Abu Bakr menceraikannya ketika ia berhijrah. Wanita 
itu kemudian diperistri oleh anak sepupunya, yaitu seorang penyair yang menyenandungkan 
sya'ir memuji-muji kaum Kafir Quraisy (yang terbunuh dalam perang Badar): "Apakah yang 
ada dalam sumur Badar? Yaitu orang-orang yang memiliki mangkuk kayu pohon Syiza yang 
dihiasi dengan daging punuk unta.Apakah yang ada dalam sumur Badar? Yaitu para budak 
wanita dan orang-orang yang minum, yang mulia. Ummu Bakr mendo'akan (kita) selamat. 
Apakah bagi diriku keselamatan setelah kaumku pergi Rasul memberitahukan bahwa kami 
akan hidup kembali. Bagaimana burung ashda' (burung hantu) dan ham (tengkorak kepala) 
dapat hidup kembali?." 


A PA 2 < OA WA 4 / 4 
22 LK AI Lah 7 Pia BNN an La Nana TINA + A ANGEN G 
A 


pa 2 Z 
w £ v 
| - 


Rai PAN Sy E e AN SL سي فَإِدا آنا‎ ES BIN Aa SA 
“ad 2 2 4 5 A Sada Ska 22 27 
KAKI آکاقال اکت یاآبابکر‎ ab 


3629. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Tsabit dari Anas dari Abu Bakr radliallahu 'anhu ia berkata; "Aku bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam di dalam gua. Ketika aku mendongakkan kepalaku, ternyata aku 
berada di bawah kaki kaum (Kafir Quraisy). Aku katakan kepada Nabiyullah; "Seandainya 
sebagian mereka menundukkan pandangannya, tentu akan melihat kami." Beliau bersabda; 
"Tenanglah wahai Abu Bakr, jika kita berdua maka yang ketiganya adalah Allah." 


AR سف‎ PSA GILA IS BA JAN NAS EU SAH SAS 


BEI أَبُوسَعِيدِرَضِيَ‎ SALE Sk SS EL NAS SA 
Sean Bes َالَجَاءَأَعَرَا يا‎ 


(KG NGANG as Ja WG NYA قال َعَم قال فتعطي‎ Il ia قهل لك‎ 
CE BAE yA Asap J5 32 JANGGA NU 533 


3630. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Al 
Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Auza'i. Dan Muhammad bin Yusuf 
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al Auza'i telah menceritakan kepada kami Az 
Zuhri ia berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Yazid Al Laitsiy ia berkata, telah 
menceritakan kepadaku Abu Sa'id radliallahu 'anhu berkata: Seorang Arab badui datang 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya bertanya tentang hijrah. Beliau menjawab: 
"Celaka kamu, sesungguhnya hijrah sangatlah berat. Apakah kamu memiliki unta?". Orang 
itu menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Apakah kamu telah mengeluarkan zakatnya?" Orang 
itu menjawab, "Ya". Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu perah susunya pada waktunya?" 
Orang itu menjawab: "Ya". Beliau bersabda: "Beramallah sekalipun dari balik lautan, karena 
Allah tidak akan menyia-nyiakan amalanmu sedikitpun." 


Bab: Kedatangan nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan sahabatnya ke Madinah 


D Fa - D 
e A A A A A 2 70 


A SA A A Me بو‎ PER Ka 


مُصَعَبُ 3 JAS eh CA IKAN AK‏ اسر وبلا رضي الله 


3631. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah ia berkata, telah memberitakan kepada kami Abu Ishag dia mendengar Al Bara' 
radliallahu 'anhu berkata: "Orang yang pertama kali datang kepada kami (dari kaum 
Muhajirin) adalah Mush'ab bin 'Umair dan Ibnu Ummi Maktum kemudian 'Ammar bin Yasir 
dan Bilal radliallahu 'anhum." 


SIARAN 


FE PAR aii Sad PAN AAA AA CI Sa NANG 


IIS NG á AN se وا‎ AA لَمَنَكَدِ‎ JELAS 
Pan م‎ KANG ىدث‎ 9 2 0 < 22 4 E 
D E بتر‎ ass 
KAL Je AN gagapi PN gm SEN MEN US la gala ل كرات‎ 


2 
= = r 


San SNG s siaaa SEAN PAI AA isaka 
Jai Beran 


3632. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishag ia berkata: aku 
mendengar Al Bara' bin 'Azib radliallahu "anhu berkata: "Orang yang pertama datang kepada 
kami (dari kaum Muhajirin) adalah Mush'ab bin 'Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya 
membacakan al-Our'an kepada orang-orang. Kemudian Bilal, Sa'ad dan 'Ammar bin Yasir. 
Setelah itu datang pula 'Umar bin Al Khaththab dalam rombongan berjumlah sepuluh orang 
dari shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Setelah itu datang Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam. Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah bergembira sebagaimana 
gembiranya mereka dengan kedatangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, hingga para 
budak wanita berseru, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah datang." Dan tidaklah 
beliau tiba melainkan aku telah membaca (menghafal) "Sabbihismaa Robbikal a'laa, " yang 
termasuk dalam surat-surah Al Mufashshal (surat-surat pendek)." 


Aa وه‎ en Ka ANE Sis 
AH gg 5 S a الْمَدِينَدَوْ‎ da gala MAS, AN AN ms 
ng يكو‎ SISA LS NIS LE يا بلال كيف تدك‎ a NG ES 

Ma III سد‎ 


2 Á 


2 - 2 


Ta BUSANA PL IS يفول الا يڪ شځري هلا بي َيب ادو‎ 
NN BE a PANAPA EFAA طفی‎ PARN Cat 


- 
#8 9 e 


TANG A 722 4 . 2 س‎ at Ac Tt 
Kra Su Su JAS Kas NI 
ne 


3633. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia berkata, 
"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, Abu Bakr dan Bilal menderita 
sakit demam. Aisyah melanjutkan, "Lalu aku menemui keduanya. Aku katakan: "Wahai 
ayahku bagaimana keadaanmu? ' Dan, wahai Bilal, bagaimana pula keadaanmu?." 
Selanjutnya 'Aisyah berkata: "Apabila sedang menderita sakit, Abu Bakar akan bersya'ir, 
"Setiap pagi seseorang ditemani bersama keluarganya. Padahal maut, lebih dekat kepadanya 
dari pada tali sandalnya"Adapun Bilal apabila sakit demamnya telah sembuh, ia bersya'ir: 
"Aduhai, apakah tadi malam aku tidur di lembah itu? Sekeliling rumput yang hijau dan bunga 
idzhir (Yasmin), Apakah masih sempat aku meneguk air telaga Majannah suatu hari nanti, 
Apakah masih akan menampakkan diri kepadaku Tanah datar? ' Aisyah berkata, "Kemudian 
aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku beritahukan tentang hal itu kepada 
beliau, lalu beliau berdo'a: "Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Madinah 
sebagaimana kecintaan kami kepada Makkah atau lebih. Dan sehatkanlah keadaan kami dan 
berilah kami berkah pada takaran dan timbangannya dan singkirkanlah penyakit demammya 
dan pindahkanlah ke daerah Juhfah." 


2 A AZAA 


NBA SEP NE Ika RAGA Laa a Bat‏ عبد 


- 


SANA شعَيْبٍ حَدَّكنِي أي‎ A BEE kê LE AH a 3 Aa 
TAN MEP EA AAN BAN kesat Ke AI KNPI Si 

Kat ga Pa BAN AS shih la ANA ARE ANA 
ngan AB سول‎ sen Ep هجر‎ AA وسم م‎ AN Jean 
dia PN SA É Í سَمتَابَعَهُإِسَحَاقٌ‎ NA Go AA? BAE jerat AA BKI 


3634. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri telah menceritakan 
kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Ubaidullah bin 'Adi bin Al Khiyar mengabarkan 
kepadanya, "Aku datang menemui 'Utsman..." Dan Bisyir bin Syu'aib mengatakan: telah 
menceritakan kepadaku Bapakku dari Az Zuhri telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Az 
Zubair bahwa 'Ubaidullah bin 'Adi bin Khiyar mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Aku 
datang kepada 'Utsman maka dia bersaksi lalu berkata: "Amma ba'du. Sesungguhnya Allah 
telah mengutus Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan benar dan aku diantara 
orang yang menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada apa yang dibawa oleh 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian aku berhijrah dua kali dan aku juga telah 
mendampigi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berbai'at kepada beliau. Demi Allah, 
tidaklah aku membantah dan menipu beliau hingga Allah 'azza wajalla mewafatkan beliau." 
Hadits ini telah dinukil pula oleh Ishag Al Kalbi, telah menceritakan kepadaku Az Zuhri 
sebagaimana hadits ini. 


SA 


ET ابْنُ‎ PAR Pan 


r # ¥ 


BR NB AE ÁN 


Sip 


ragu 1 gan Ba dee, ا ا و‎ 


EEP 


Je Sat ssi ya Pa‏ حٌى AG Kos ES,‏ اة E‏ لامو ن 


LA 


SA SAS AN ANA a JAN 


3635. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku 
Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Malik dan telah mengabarkan kepadaku Yunus 
dari Ibnu Syihab ia berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bin 
'Abbas yang telah mengabarkan kepadanya bahwa Abdurrahman bin 'Auf kembali kepada 
keluarganya di Mina pada haji terakhir yang dilakukan 'Umar bin Al Khaththab. Dia menemui 
aku, lalu Abdurrahman berkata: aku berkata: "Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya musim 
haji telah mempertemukan orang-orang yang papa dan gembel, sedang aku memandang 
bahwa sebentar lagi mereka akan datang ke kota Madinah, padahal Madinah adalah negeri 
hijrah, sunnah dan kedamaian dan tempat berdiam para ahli figih, orang-orang mulia dan 


para pemikir." Umar menjawab: "Sungguh aku akan berdiri (mencegah mereka) di tempat 
pertama kali aku berdiri di Madinah." 


NI a NE سند‎ He NAS Ja EN سی‎ ya KAS 


فر اتن 


» 3 


SAI Ab pakani BLESS a GAN صل‎ NEG امن ذس ايم‎ ANA 


ا 


Basa MAN رِينَكَالت‎ PI SA الْأَمَصَارْعَلَ‎ Biro SN 
CARE AAM án Jo NGE Jabal Na EA EA 


aa STA Blok Masela ale LAN JW مَك‎ TSS سهان‎ IA 

Kan sana Aa وا‎ A رم‎ ya 

PANGAN IA Gêng Bada gan) SAE قالتقلت لا ا ري با ي‎ 
Pd A A 2 = id 


PSA MA SANA ENG BUANA as BIL 


aii “ 
“ 


IS A3 AGAN KIA BN ea ós jêg Ak sa يت لعا‎ ESAI 


A - 

ذلكعَمله 
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami‏ .3636 
Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Kharijah bin Zaid bin‏ 
Tsabit bahwa Ummu Al 'Ala' seorang wanita dari mereka yang telah berba'iat kepada Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya, bahwa 'Utsman bin Madz'un keluar‏ 
menemui mereka ketika orang-orang Anshar tengah mengadakan undian tentang tempat‏ 
tinggal orang-orang Muhajirin." Ummul 'Ala' berkata, "Selanjutnya Utsman bin Madz'un‏ 
mengeluhkan sakitnya di sisi kami kemudian kami merawatnya sampai ketika dia meninggal‏ 
kami menyelimutinya dengan bajunya, kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam kepada kami, dan akupun berkata, "Semoga rahmat Allah senantiasa di curahkan‏ 
kepadamu wahai Abu As Sa'ib. Aku bersaksi atas kamu. Sungguh, Allah telah‏ 
memuliakanmu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Dari mana‏ 
kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?" Ummul 'Ala' berkata, "Maka aku menjawab,‏ 
"Bapak dan ibuku sebagai tebusanmu wahai Rasulullah, Aku tidak tahu." Lantas Rasulullah‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kematian dari Rabbnya telah datang kepadanya, aku‏ 
berharap dia mendapatkan kebaikan. Demi Allah, meskipun aku seorang Nabi, aku tidak tahu‏ 
apa yang akan aku dapatkan." Ummu 'Ala` lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan lagi‏ 
memuji seseorang setelahnya, sehingga hal itu membuat aku sedih. Kemudian aku tidur dan‏ 
diperlihatkan kepadaku dalam mimpi bahwa 'Utsman mendapatkan mata air yang mengalir,‏ 
aku lalu bergegas mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan hal‏ 
itu kepadanya, beliau bersabda: "Itu adalah amalan Utsman."‏ 


س و LA‏ 


NENGGE وموك موعن ايكتروي ال‎ E Be as 


= 


gas سول اله صل انعا‎ seat يهو م‎ SISA bea Ai II AA 3 يوب‎ 
DENGAR Le Ngak ya ABG ANA gan YA) 


3637. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Hari 
peperangan Bu'ats adalah peperangan yang ditunjukkan oleh Allah dalam kehidupan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba 
di Madinah dalam keadaan mereka saling bertengkar dan telah terbunuh para pembesar 
yang mereka muliakan. Dan Allah juga telah menunjukkan kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang masuk Islamnya mereka." 


{z - 7 P Aaka < و د‎ 2 e 7 < غ ر کہ ھور و‎ TAAT 
J SGAE Aan Eling Lag غندر حد‎ EAN حَدَدْنِي مُحَمَدْبْنُ‎ 
2 > | دسم > امي‎ NGGEN > 7 2 27 56 | sa sala 29 2 LAA AZ 
رأ ا‎ AN AA Gas 
1g .. 


Pasa د‎ e 
AE A AA GN 2 „32 7 A a 
KENAA PAD | KG 


3638. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsannaa telah menceritakan 
kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hisyam dari bapaknya 
dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Abu Bakr datang menemui 'Aisyah dimana Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam sedang berada disampingnya pada hari raya 'ledul Fithri atau 
Adlha. Saat itu di hadapan 'Aisyah radliallahu 'anha terdapat dua budak perempuan hasil 
tawanan kaum Anshar dalam perang Bu'ats sedang bernyanyi. Maka Abu Bakr berkata: 
"Seruling-seruling syetan." Dia mengucapkannya dua kali. Maka Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Biarkanlah wahai Abu Bakr. Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari 
raya dan hari raya kita adalah hari ini." 


lys PETANG 2.5 9 a Se 5 RAW‏ 2 قا س ع 
دتا مسد CA) gadi sS‏ ر عبّدالضمدة NATAH‏ 


.. 


Wéis a SERA PES ên Na sad AI 


sis GN PAN APA AA HA SANES NYA id AAS Ag Akan AKA 


Ma Ia AN قال‎ AAA sic KAN ا‎ 


AG Goo. ss - FG ب‎ AV? Tag -í 
P JEN Yah 5283) KA | Waleh sahé Aa Sd 


AA DA 


فا ءا ي ایو ب ga jah IKANG si A‏ ابض الم AGÊNG‏ ببتاء 


Ar 


A 


Ji LANA Ani la امو‎ JEN SEBELAS EN SI IS الْمَسَجِدِقَاً‎ 


AE ينو‎ AM an Kua NGANG ESL و‎ 

A و ك3‎ 7 AK $ 5 NA -s . 

la ga Al a Tan b>‏ يكور BAN‏ قنش 2 قَنيِسَّتٌ وَبِالْخْرَب 
KAI Abe Kana an s IEL JAS, 3 323‏ جار :ال ال ىا 


WA 


- 
2 z و‎ 


Te 2 کا ر ور و 22 ر‎ 22 Da A اك‎ 0 21 he? ر‎ 
NAN] يهوَسَلَّمْمَعَهْيَفُولُونًَا‎ aa anna 
PA SY AA F ús Was AS 


3639. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
'AbdulWarits. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur 
telah mengabarkan kepada kami 'Abdush Shamad berkata, aku mendengar Bapakku 
bercerita, telah menceritakan kepadaku Abu At Tayyah. Yazid bin Humaid Adl Dluba'i 
berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata: "Ketika 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau singgah di dataran tinggi 
Madinah, sebuah perkampungan yang mereka kenal sebagai Suku 'Amru bin 'Auf. Anas 
berkata: "Maka beliau tinggal selama empat belas malam. Kemudian beliau mengutus 
seseorang untuk menemui pemimpin suku Bani Najjar. Maka mereka datang sambil 
menyarungkan pedang di badan mereka. Anas melanjutkan: "Aku melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam diatas tunggangannya, sedangkan Abu Bakar membonceng di belakang 
beliau, sementara para pembesar suku Najjar mendampingi di sekeliling beliau hingga 
sampai di sumur milik Abu Ayyub. Anas berkata: "Beliau lalu bersegera mendirikan shalat 
saat waktu sudah masuk. Beliau shalat di kandang kambing. Kemudian beliau 
memerintahkan untuk membangun masjid. Lalu Beliau mengutus seseorang untuk menemui 
pembesar suku Najjar. Utusan itu berkata: "Wahai suku Najjar, sebutkan berapa harga kebun 
kalian ini?" Mereka berkata: "Tidak, demi Allah. Kami tidak akan menjualnya kecuali kepada 
Allah!" Anas berkata: "Aku beritahu kepada kalian bahwa kebun itu banyak terdapat 
kuburan orang-orang musyrik, juga ada sisa-sisa reruntuhan rumah dan pohon-pohon 
kurma." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk membongkar 
kuburan-kuburan tersebut. Sedangkan reruntuhan rumah supaya diratakan dan untuk 
pohon-pohon kurma ditumbangkan, lalu dipindahkan didepan arah giblat masjid. Anas 
berkata: "Maka mereka bekerja membuat pintu masjid dari pohon dan mengangkut 
bebatuan yang besar-besar sambil bersenandung. Sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ikut bekerja bersama mereka sambil mengucapkan: "Ya Allah, tidak ada kebaikan 
kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah kaum Anshar dan Muhajirin." 


Bab: Orang-orang Muhajirin tinggal di Makkah setelah selesai melaksanakan 
manasik haji 


pisa, AD و‎ > 


REA RN gi NE ANA GA ono atas‏ عبد 
SA Pata ANU sa‏ كفي شكتى Nga gae Katana Sisi YES‏ 


PAN PANEN la gala عليه‎ ANAA PE 


AAA, 


3640. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepada kami 
Hatim dari Abdurrahman bin Humaid Az Zuhri ia berkata, aku mendengar 'Umar bin Abdul 
'Aziz bertanya kepada As Sa'ib, putra dari saudara perempuan An Namr; "Apa yang pernah 
kamu dengar tentang tempat tinggal di Makkah?". Dia menjawab: "Aku mendengar Al 'Ala' 
bin Al Hadlrami berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum Muhajir 
boleh tinggal selama tiga hari sekembalinya mereka dari Mina (ketika berhajji)." 


Bab: Darimanakah orang-orang menetapkan tanggalan 


FN eka DA MAPEL HAK Mania pi PAYU ANG ABA A PU SS 
و‎ 0 2 P WA ۹ G + ور‎ A 
الله عَلَيهوَسَلْمَوَلامِنَوَقَاتِهِمَاعَدَواإِلَامِنَمَقَدَمِهِالْمَدِينَة‎ Jo 


3641. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Abdul 'Aziz dari Bapaknya dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, "Tidaklah para shahabat 
menghitung penanggalan bulan mulai dari diutusnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau 
wafat beliau. Tidaklah mereka menghitung penanggalan melainkan dari waktu kedatangan 
beliau di Madinah." 


EA رضي‎ AA ES SI PAN 3 يدب‎ SAS SAS 
oes SANA Tut CN AA PAN: MS NAS SE 
Pe ل عَبَدَاليَرَاقِعَنَ‎ PSA 


3642. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari "Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: "Pada awalnya, shalat diwajibkan dua raka'at, setelah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berhijrah, shalat diwajibkan menjadi empat raka'at dan 
dilanggengkan (dua raka'at) shalat dalam perjalanan (safar) sebagaimana ketika pertama kali 
diwajibkan." Hadits ini diperkuat pula oleh Abdurrazzag dari Ma'mar. 


Bab: Perkataan nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Ya Allah, jadikanlah hijrahnya 
sahabat-sahabatku..." 


رر 
ص 


JE Nai Mapak ALE PE اهي‎ SiE ih AR SAS 
AMP êh EN fekt AN E اللمُعَلَيهوَسَلَمعَامَ‎ be bi 


KI 


BNI بدني‎ bad Gae JIN, b e 


Z ad 


Na PES Ja اندر‎ AS LAI PAN LANG, IA al 


A HE FA, hanya بغي ټاو‎ AAA E 


KE 


YA App ai لاله أ حَلَّفبَعَدَأصحَا بيا‎ gan GBI امَرَ‎ 


ور هر کر KA‏ و ےت و 4 22 e‏ 


Pd ATU. LAMA 20 Pa ra A Ge UYA, Ba l 25-7‏ ر و 
ازْدَدَتَبِهِدَرَجَهُوَرِفعَهوَلعَلكَ تخلف حَتَّى يَنْتَفِعَ بك أقوَامُوَ يضر بك آخَرُونًَا RA Ay‏ 


1 2 1 1 254 ai 3 04 Fa =. 
و‎ KELANA Sa A ڪلڪ ناباش خد ين‎ JEPANG کے‎ 2 


PERSADA NEET, 


3643. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim dari Az Zuhri dari 'Amir bin Sa'ad bin Malik dari bapaknya berkata; "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menjengukku pada waktu hajji wada' ketika aku sakit yang tidak 
menyebabkan kematian. Aku berkata; "Wahai Rasulullah, aku rasakan sakitku semakin 
parah. Begaimana pendapat anda, aku memiliki banyak harta namun aku tidak memiliki 
orang yang akan mewarisinya kecuali satu anak perempuanku. Apakah aku boleh 
mensedekahkan dua pertiga hartaku?". Beliau menjawab: "Tidak". Dia berkata; "Apakah 
boleh aku bersedekah seperduanya?". Beliau menjawab: "Sepertiga, wahai Sa'ad. Dan 
sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keturunanmu dalam 
keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan 
miskin, lalu mereka mengemis meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah kamu 
menafkahkan suatu nafaqah (harta) semata-mata mencari wajah (ridla) Allah melainkan 
Allah pasti akan memberimu balasannya, sekalipun satu suap makanan yang kamu berikan 
pada mulut istrimu." Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah aku diberi umur panjang 
setelah shahabat-shahabatku?. Beliau bersabda: "Tidaklah sekali-kali engkau diberi umur 
panjang lalu kamu beramal shalih melainkan akan bertambah derajat dan kemuliaanmu. Dan 
semoga kamu diberi umur panjang sehingga orang-orang dapat mengambil manfaat dari 
dirimu dan juga mungkin dapat mendatangkan madlorot bagi kaum yang lain. Ya Allah 
sempurnakanlah pahala hijrah shahabat-shahabatku dan janganlah Engkau kembalikan 
mereka ke belakang." Namun Sa'ad bin Khaulah membuat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersedih karena dia meningal di Makkah. Ahmad bin Yunus dan Musa berkata dari 
Ibrahim dengan redaksi: "...Kamu meninggalkan warisanmu." 


Bab: Bagaimana Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mempersaudarakan antara 
sahabatnya 


ا f‏ دافا Ga BEN Le:‏ قَالَكَدِمَعَبَدَالوَحَمَنِبَنُ 
BE PAG Ng Mean SAMAN g e 3‏ 


DN en al Hata 


SEA LAN من صقر‎ 5 AE sal Kian ala al LAI Ag Boi cu 


55346 AIIAN MEN yA ME SA Ira TEE IKEA Keda 
Mis akan a 9 عله‎ 9 KANGIN WAN 


3644. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu berkata; "Ketika Abdurrahman bin 'Auf 
tiba di Madinah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin 


Ar Rabi' Al Anshari, lalu Sa'ad menawarkan membagi dua diantara dua istri dan hartanya. 
Lantas Abdurrahman bin 'Auf berkata, "Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan 
hartamu. Beritahukanlah pasarnya kepadaku." Lalu dia berjualan dan mendapat keuntungan 
dari berdagang minyak samin dan keju. Setelah beberapa hari, Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam melihatnya dalam keadaan mengenakan baju dan wewangian. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Bagaimana keadaanmu, wahai 
'Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab: "Aku telah menikah dengan seorang wanita 
Anshar." Beliau bertanya lagi: "Berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya?" 
Abdurrahman menjawab: "Perhiasan seberat biji emas atau sebiji emas." Lalu beliau 
bersabda: "Adakanlah walimah (resepsi) sekalipun hanya dengan seekor kambing." 


ta 


ta 
PREE SESALI giii AES Wk aa عَلَيَهوَسَلُمَ‎ ál Aa 


3 id 2.1 Pte و‎ a 4 2% e 7 A 
AS) fede PAI BEN JAM Ge Bs KELANA AN ISA 


b 


ENAKA SN a YA مذَاكَعَدُوٌ‎ LATEST یل‎ Jen “ge 


7 2 z 


WA z P e 5 2 2 3 و‎ E 2 22 M1 

Aan SIA SEA SAN Ia Ha ap 2535 363 

NGA AE GE Aas IR AI الو و‎ Ai 
Sa pa سبى‎ $ Coe 


P PAA IS EN سول اللەقال يار سول الالو دقو ممت‎ sang; Ta ANA AA 


A 


\ da Sea Ji sasa Ge IA BASA AAL 


HAK AAA: (lasa NGABA NA ABA A LS یکا وائ ن حاو‎ 
YAI VISA NG Ang BER Si Na 


ANG ga 6 تَتَقَّصُومْكَاَهَدًا كَنْتٌ أَحَافُ‎ SEA اسراو‎ BERI AAA الهو‎ 
3645. Bab. Telah menceritakan kepadaku Hamid bin "Umar dari Bisyir bin Al Mufadlal telah 
menceritakan kepada kami Humaid telah menceritakan kepada kami Anas bahwa telah 
sampai berita kepada Abdullah bin Salam tentang kedatangan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di Madinah, lalu dia menanyakan beberapa perkara kepada beliau. Katanya: "Aku 
akan bertanya kepada anda tiga perkara yang tidak akan dapat diketahui kecuali oleh 
seorang Nabi. Apakah tanda-tanda pertama hari giyamat?, dan apa makanan pertama yang 
akan dimakan oleh penghuni surga dan bagaimana seorang anak bisa mirip dengan ayahnya 
dan bagaimana ia mirip dengan ibunya?. Beliau menjawab: "Jibril baru saja memberitahuku." 
Abdullah bin Salam berkata: "Dia adalah malaikat yang menjadi musuh orang-orang Yahudi." 
Beliau bersabda: "Adapun tanda pertama hari giyamat adalah api yang muncul dan akan 
menggiring orang-orang dari timur menuju barat. Dan makanan pertama penduduk surga 
adalah hati ikan hiu, sedangkan (miripnya) seorang anak, apabila sang suami mendatangi 
istrinya dan air maninya mendahului air mani istrinya, berarti akan lahir anak yang 
menyerupai bapaknya, namun bila air mani istrinya mendahului air mani suaminya, maka 


akan lahir anak yang mirip dengan ibunya." Mendengar itu Abdullah bin Salam berkata: "Aku 
bersaksi tidak ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah." 
Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum 
yang sangat suka berbohong (menuduh). Untuk itu, tanyalah mereka tentang aku sebelum 
mereka mengetahui kelslamanku." Estela itu orang-orang Yahudi datang, lalu Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagaimana pendapat kalian tentang seorang laki-laki 
yang bernama Abdullah bin Salam?". Mereka menjawab; "Dia adalah seorang 'alim kami dan 
putra dari 'alim kami dan orang kepercayaan kami dan putra dari orang kepercayaan kami." 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagaimana pendapat kalian jika 
Abdullah bin Salam memeluk Islam?." Mereka menjawab, "Semoga dia dilindungi Allah dari 
perbuatan itu." Beliau mengulangi pertanyaannya kepada mereka, Namur mereka tetap 
menjawab seperti tadi. Lalu Abdullah bin Salam keluar seraya berkata, "Aku bersaksi tidak 
ada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah." Maka mereka berkata, "Dia ini orang yang paling buruk diantara kami dan 
putra dari orang yang buruk." Mereka terus saja meremehkan Abdullah bin Salam. Lalu 
Abdullah bin Salam berkata: "Inilah yang aku khawatirkan tadi, wahai Rasulullah." 


E CI alané ja NE JA و‎ AE AN SAS SA SAS 
2 ا و > كه رييالم - 4 6م‎ Al . 7 $ 7 
BETA AA IBAN Aa eling AI شري كل کر هف‎ 


. 


Z 
04 


4 ك ENEG NAK‏ ا ف ل > اشع )م ےر كر رہ 

RA aa فقا قم التي صل‎ EA ETS se TAGS AN 
CIS oa هه كه ير‎ > ENGGAN PAN > Û 1 > اا ا كا اس‎ 
SS َم فَاسَأَلهُفَإِنَه‎ ISSI Seka مَاكَانَنسِيعَةفَلا‎ San yan ap کان يدا‎ Gu 
مومه‎ 7 AN عع كمي‎ AZ NEI AS Tt On ده‎ A {f -4 
Sa Se I OGA NG gaée قم‎ IR S5 uses 


IANG pe ar T R n 
(AI ala Ini IA AS baa La s 


3646. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dia mendengar Abu Al Minhal Abdurrahman bin Muth'im berkata: "Syarik 
pernahh menjual beberapa dirham kepadaku secara nasi'ah (pembayaran ditunda dengan 
nilai lebih). Maka aku berkata: "Maha suci Allah, apakah ini diperbolehkan?". Syarik berkata: 
"Mahasuci Allah. Demi Allah, kami melakukannya di pasar dan tidak ada seorangpun yang 
melarangnya." Lalu aku bertanya kepada Al Bara' bin 'Azib, dia menjawab; "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tiba di Madinah sementara kami mempraktekkan cara jual beli seperti ini. 
Apabila dengan cara kontan, maka tidak ada dosa padanya. Namun jika dengan nasi'ah, 
maka hal ini tidak diperbolehkan. Pergilah menemui Zaid bin Argam dan tanyalah 
kepadanya, karena dia adalah seorang saudagar yang sukses." Maka aku bertanya kepada 
Zaid bin Argam dan dia menjawab seperti yang di katakan Al Bara'." Suatu kali Sufyan 
berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam menemui kami di Madinah, ketika kami tengah 
berjual beli. Dan dia berkata, "Nasi'ah adalah pembayaran jual beli pada waktu yang 
ditentukan yaitu tahun depan atau musim haji." 


Bab: Datangnya orang-orang Yahudi kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam saat 
tiba di Madinah 


NANA 34 A‏ دا5 3 HF GA‏ رو A‏ ۶ال“ صا TAN‏ ا5ا 

Sd daa لله‎ der دعن محمدعن ھر یر کن‎ a a Perda حد‎ 
P 

A AA 2X 1A? 4 A e PAT 

امن بي عَشْرَة من المَجُو دلا مني الود 


3647. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Qurrah dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Seandainya sepuluh orang Yahudi beriman kepadaku, tentu akan beriman 
seluruh kaum Yahudi." 


Per كا‎ as : BEN DIa AA ددني اخم داو مُحَمَدْبَنُ‎ 


Ta laga Tara SA NI LAN ISL بْوْشْهَابٍِعَ نأي مُوسَىرَضِيَ‎ JE 77 aa 


Ak ÁK 
KATA : LN ANISA AAN عاسو‎ abs PA هر‎ MN 
Aas AG ja 


3648. Telah menceritakan kepadaku Ahmad atau Muhammad bin 'Ubaidullah Al Ghudani 
telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah telah mengabarkan kepada kami Abu 
Al 'Umais dari Qais bin Muslim dari Tharig bin Syihab dari Abu Musa radliallahu 'anhu ia 
berkata: "Ketika Nabi shallallahu "alaihi wasallam tiba di Madinah, orang-orang Yahudi 
mengagungkan hari 'Aasyura (tanggal sepuluh Muharam) dengan berpuasa, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kita lebih berhak untuk berpuasa." Lantas beliau 
memerintahkan untuk melaksanakan puasa hari 'Aasyura." 


حَدَتمَا 33 ي نيو SAN‏ بن جُبيرٌ MEA‏ رضي اله 
Aani SEE ja pas PN IS BAH nat BIA, 22‏ اع 


35 2 


Ab cah FAES)‏ اللَهفِيهِ مُوسَى و بني إِسَرَ A AAN‏ و مه ا 
حول NS aka gala Pars ag AA‏ بِمُوسَى Me‏ 


3649. Telah menceritakan kepada kami Ziyab bin Ayyub telah menceritakan kepada kami 
Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma ia berkata, "Setibanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah, 
beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura. Mereka ditanya 
tentang masalah itu, lalu mereka menjawab: "Ini adalah hari di saat Allah memenangkan 
Musa 'alaihis salam dan Bani Isra'il atas Fir'aun. Dan kami berpuasa untuk mengagungkan hal 
itu." Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Kami lebih berhak kepada Musa 
daripada kalian." Kemudian beliau memerintahkan untuk berpuasa pada hari 'Assyura'. 


ر اي Da‏ و Da GAN‏ ا E‏ 7 ر و س امع ودس PE KAN pa‏ و ور ر 
BN‏ ارا كر ا لل رد ور 


4 
3g > PARA 4 


FI بوك0 لشثر‎ FE dasa Na ANE Ge Sa Li AE 
Log AA ae PAFS T BE ل‎ 


2 
£ Ma 


SA gah AP SS JA‏ اليه وسم رَأَسَهُ 


3650. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah menceritakan kepada kami Abdullah 
dari Yunus dari Az Zuhri ia berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah 
bin 'Utbah dari Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjuntaikan rambut sedangkan orang-orang musyrik menguraikan rambut 
kepala mereka ke belakang. Ahlul Kitab lebih suka menjuntaikan rambut mereka ke kening 
mereka dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lebih suka bila bersesuaian dengan apa yang 
dilakukan oleh Ahlul Kitab dalam perkara yang tidak ada perintahnya. Setelah itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menguraikan rambut kepala beliau (ke belakang)." 


LA 
Lah 


Ge NE NE دشر عَنَسَعِيدِ‎ PNS PAN PN EA 


z 


4 7 


AKÁ A baana ga WENG fe d Jala وور‎ 
imas óT GAN raga) 


3651. Telah menceritakan kepadaku Ziyad bin Ayyub telah menceritakan kepada kami 
Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma, ia berkata: "Mereka adalah Ahlul Kitab yang telah memilah-milih 
(aturan Allah). Sebagian mereka mengimani sebagian dan sebagian lagi mereka 
mengingkarinya." Ini adalah maksud firman Allah "(yaitu) orang-orang yang telah 
menjadikan al Our'an terbagi-bagi." OS Al Hijr; 91. 


Bab: Islamnya Salman al Farisi 


حَدَكْنِي الْحَسَْبَنْعْمَرَ بن شقيق Kai Pr SERS‏ 


w 22 KARI? aA‏ م اس 
Lahan sia Ék Kang NS‏ 
z z‏ 


3652. Telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin 'Umar bin Syagig telah menceritakan 
kepada kami Mu'tamir berkata bapakku, Dan telah menceritakan kepada kami Abu 'Utsman 
dari Salman Al Farisiy bahwa dia telah berpindah-pindah tidak kurang sepuluh kali dari satu 
tuan ke tuan lain. 


A 


LAAN- دُسَلْمَانَرَضِيٌ‎ GES ENERE دافا‎ Na Jaan SI 


3653. Telah menceritakan kepada kami Muhammad binYusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Auf dari Abu 'utsman berkata, aku mendengar Salman radliallahu 'anhu 
berkata: "Aku berasal dari Rama Hurmuz (kota di Persia/Iran berbatasan dengan 'Irag 
sekarang) ". 


PS KS‏ بن ارا ارا SIA a‏ بىعَثَمَانَ 

Li a 2 ٥ ےار ر‎ Kat wr - سق‎ Kl azé 
ست مِاكََسَئَةٍ‎ ANGGANG NAN Ha NOT 

3654. Telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Mudrik telah menceritakan kepada kami 

Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari 'Ashim Al Ahwal dari 

'Utsman dari Salman berkata: "Masa fatrah (tidak ada risalah/wahyu dari Allah) antara Nabi 

Isa 'alaihis salam dan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam adalah enam ratus 

tahun". 


Kitab: Peperangan 


Bab: Perang al Usyairah atau al Usairah 


A 


AS SEE EM) kigh د‎ ON ON EN EEA BAE A5 


N 
a A 


KAA EN گم عَرَو ت‎ Ii Pas En ena 29 Pal rap SEN BAM GE A Jua 


PAN Ud LAN Ad و ډو‎ 


PEN JBS SSP Alah TT Te JH AAN 


3655. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Wahb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq; "Aku pernah berada di 
samping Zaid bin Argam lalu ditanyakan kepadanya, "Berapa kali Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ikut dalam peperangan?". Dia menjawab, "Sembilan belas kali". Lalu ditanyakan 
lagi: "Berapa kali kamu menyertai beliau berperang?". Dia menjawab: "Tujuh belas kali". Aku 
bertanya: "Di antara perang-perang itu, mana yang pertama terjadi?". Dia menjawab: 
"Perang al-'Usairah atau al-'Usyairah". Kemudian aku tanyakan kepada Oatadah, maka dia 
menjawab: "Perang al-'Usyairah". 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam menyebutkan orang-orang yang terbunuh di 
Badar 


Ona kia en Lan A3 PE NANG 


5 SANAK Lan. sejam WAN 4 en $ ال كاعد أي‎ 
BA jaga medias g4 الله‎ Jo NG gen nga NET KANG 


Med MA جب ر ممن صف‎ a A Jeda IE LA LAN 
SETEL ISA آلا أو‎ Jar A EAA ET ANN SAS ALE Jah 


- 
2 


IE d she ga KNA n PEN pi NA S 
BABA PEKAN لللَينمتعََنِي‎ gak 6 5465 EAMA OES 
Kasl Aisah uns Haa AIA KA ps 


32 


57 م 6 دم همل و 36 + 7 sá‏ مر مر م 

NGGI قات‎ ALA Sala yaa KENAL gag EDAN SERI 
4 rana WANG A TG P و رر‎ 2a APER Pa 3 
دري مَاقال لي سعد‎ AY A IE a Sa ig si 
- AA - 


VE IS, Nge des A iya anda SINI SE 


za و‎ Z A A PA 2 A PPA 
2 l? 9 عم مج‎ ANG 2 3 27 AD - AAL 5 UG 3. 
E aiiai الئاس قال أ ركو اعِب ركم كر‎ Me بو‎ BELA AAS Wana Al 


2 


ERA PANAH RG AH BDA b ES AS LIL Ha SA 
WÉ ر‎ LAU 2 SE شرع‎ maa ا ر 9ر‎ Kera 
Ad Aa AN AAA قو‎ AE ANE, SS Ha Par NE TAN 


Z 


Pd - 
“ £ 


A A LA E عر‎ P و‎ 2. 5 = Cd j Pad We Pig 
SAH NUN JII PNJ sg ANANG صَفْوَانَ جَهَرٍ ني‎ 


4 


FANS MI Bs JEN a) FTA kag PA Aa 
Pad 


3656. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin "Utsman telah menceritakan kepada kami 
Syuraij bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari bapaknya dari 
Abu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Maimun bahwa dia mendengar 
'Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu bercerita tentang Sa'ad bin Mu'adz, bahwa dahulu 
Sa'ad adalah teman dekat Umayyah bin Khalaf, apabila Umayyah datang ke Madinah, dia 
akan singgah menemui Sa'ad begitu pula bila Sa'ad datang ke Makkah, dia akan singgah 
menemui Umayyah. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Sa'ad 
bin Mu'adz berangkat untuk melaksanakan 'umrah kemudian dia singgah menemui Umayyah 
di Makkah". Sa'ad berkata kepada Umayyah; "Perhatikanlah suasana sebentar karena aku 
akan thawaf di Baitullah. Maka dia keluar bersamanya pada tengah hari lalu keduanya 
berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal berkata; "Wahai Abu Shafwan, siapakah orang yang 
bersamamu ini?". Umayyah berkata; "Dia adalah Sa'ad". Abu Jahal berkata kepada Umayyah; 
"Mengapa kamu biarkan dia thawaf dengan aman. Sungguh kalian telah membantu orang 
yang keluar dari agamanya dan kalian juga telah berjanji untuk menolong dan membantu. 
Sungguh demi Allah, kalau kamu bukan bersama Abu Shafwan, kamu tidak akan bisa kembali 
kepada keluargamu dengan selamat". Maka Sa'ad berkata kepadanya dengan meninggikan 
suaranya; "Demi Allah, seandainya engkau menghalangiku thawaf pasti aku akan 
menghalangimu mengambil jalan ke Madinah dengan cara yang lebih keras". Umayyah 
berkata kepada Sa'ad; "Jangan kamu tinggikan suaramu di hadapan Abu Al Hakam karena dia 
adalah pembesarnya penduduk lembah ini (Makkah) ". Sa'ad berkata; "Biarkanlah kami, 
wahai Umayyah. Demi Allah, sungguh aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "sesungguhnya mereka (kaum Muslimin) akan memerangi kamu". 
Umayyah bertanya; "Di Makkah?". Sa'ad menjawab; "Aku tidak tahu". Hal ini membuat 
Umayyah sangat kaget. Ketika dia pulang kepada keluarganya, dia berkata; "Wahai Ummu 
Shafwan, tahukan kamu apa yang dikatakan Sa'ad kepadaku?". Istrinya bertanya; "Apa yang 
telah dikatakannya kepadamu?". Umayyah berkata; "Dia mengaku bahwa Muhammad telah 
mengabarkan kepada mereka bahwa mereka akan membunuhku". Aku bertanya kepadanya; 
"Apakah di Makkah?". Dia menjawab; "Tidak tahu". Umayyah selanjutnya berkata; "Demi 
Allah, aku tidak akan keluar dari Makkah". Ketika menjelang perang Badar, Abu Jahal 
mengerahkan manusia seraya berseru; "Persiapkanlah kendaraan kalian". Saat itu Umayyah 
enggan untuk keluar. MakaAbu Jahal mendatanginya dan berkata; "Wahai Abu Shafwan, 
kamu ini akan menjadi perhatian manusia. Kamu tidak berangkat padahal kamu adalah 
pemimpin penduduk Makkah ini. Mereka akan mencontoh kamu untuk tidak berangkat". 
Abu Jahal terus saja mengajaknya hingga akhirnya Umayyah berkata; "Kalau kamu 
memaksaku, demi Allah, aku akan membeli unta yang paling bagus di Makkah". Kemudian 


Umayyah berkata kepada istrinya: "Wahai Ummu Shafwan, persiapkanlah perbekalanku". 
Istrinya berkata kepadanya, "Apakah kamu telah lupa apa yang telah dikatakan saudaramu 
dari Yatsrib?". Umayyah berkata: "Tidak. Aku tidak hendak bergabung bersama mereka 
melainkan sebentar". Ketika keluar, Umayyah tidak singgah di suatu tempat melainkan 
hanya mengikatkan untanya. Dan dia terus saja memegangi untanya hingga Allah 
membunuhnya di medan perang Badar. 


Bab: Kisah perang Badar 


52 و‎ 57 2 Ban ER a ر هم و كي 4 بر و لديم 2 وام‎ Ker 
Aiei E كه امكل عن‎ Aset asal Setan Linn : AK 


A NI سرع سن‎ 


SRA LE Ái PS عَروَةعَر اها‎ Aun 
NAS CAN NG Ia neh pakanané zia ZA BISA ag HA A 
7 ss Ta ud Pa 

aa 


3657. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Ka'ab bahwa 
'Abdullah bin Ka'ab berkata; aku mendengar Ka'ab bin Malik radliallahu 'anhu berkata; "Aku 
tidak pernah menghindar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam peperangan yang 
beliau lakukan melainkan pada perang Tabuk. Adapun aku tidak ikut pada perang Badar 
karena memang tidak ada satupun orang yang dicela disebabkan menghindar darinya. Sebab 
tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar melainkan hendak menghadang 
rombongan dagang kafir Quraisy hingga akhirnya Allah mempertemukan mereka dengan 
musuh mereka tanpa ada kesepakatan (keinginan untuk berperang). 


Bab: Firman Allah "(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada 
Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan 
mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang 
berturut-turut." 


ES A 


J sisa galah á Ay 5) ca SANA 0) bên PAR Aa 
Kn KEN KAE AA KONG AEE A AA 


A 


A 


00000 JENIS TAN APA TAP 
AAL ee NE SAR EIGER UPS sandi JB, 


58 A g 


PMI 


Ee 


3658. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Isra'il 
dari Mukhariq dari Thariq bin Syihab berkata, aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata; "Aku 
menyaksikan dari Al Miqdad bin Al Aswad suatu peristiwa dimana jika aku menjadi pelaku 


peristiwa tersebut lebih aku sukai daripada apapun yang dibandingkan dengannya. Yaitu 
ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang (pada perang Badar) dan memohonkan 
kebinasaan bagi orang-orang musyrik, Al Migdad berkata: "Kami tidak akan mengatakan 
seperti yang dikatakan kaumnya Musa: "Pergilah kamu dan Rabbmu untuk berperang..." (OS 
al Maidah ayat). Akan tetapi kami akan berperang dari samping kananmu, samping kirimu, di 
hadapanmu dan di belakangmu". Maka aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
wajahnya berseri-seri, yaitu karena ucapan Al Migdad tadi". 


gk Ke ANE das s 


r‏ و 


A MEME JAN KA DIA 
AN Ais MAN IS وهو‎ bong بک‎ PS قرا‎ 


3659. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Ubaidullah bin Hawsyab telah 
menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid dari 
'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a pada perang 
Badar: "Ya Allah, aku meminta jaminan dan janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau mau Engkau tidak 
akan diibadahi". Maka Abu Bakr memegang (pundak) beliau seraya berkata: "Cukuplah". 
Maka beliau keluar lalu bersabda (membaca ayat): “Golongan itu pasti akan dikalahkan dan 
akan mundur ke belakang". (OS al-Qamar ayat 45). 


NGA < 


sd EEA 


e a Ba E EL 


AS, SE rê الْمُؤّْمِنِينَ)‎ 


3660. Bab. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, katanya telah mengabarkan 
kepadaku 'Abdul Karim bahwa dia mendengar Migsam, maula 'Abdullah bin Al Harits 
menceritakan dari Ibnu 'Abbas bahwanya dia mendengarnya menjelaskan firman Allah 
dalam OS an-Nisaa' ayat 97 yang artinya ("Tidak sama orang-orang yang duduk dari orang 
beriman....".) maksudnya adalah tentang perang Badar dan orang-orang yang keluar ikut 
perang Badar". 


Bab: Jumlah sahabat yang ikut perang Badar 


22 2 


KAA aAA ai اهم حدتاشعبه‎ AAA 3S 


(REA SE Copa قال‎ SA Kh EA BERI AS حَدَكْنِي‎ 


GL Gina NU IAIN Genus JÊNG AS 335 AANG a 
3661. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishag dari Al Bara' berkata: "Aku dan Ibnu Umar masih dianggap anak 


kecil". Telah menceritakan kepadaku Mahmud telah menceritakan kepada kami Wahb dari 


Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al Bara' berkata: "Aku dan Ibnu "Umar masih dianggap anak kecil 
pada saat perang Badar. Pada waktu itu, jumlah kaum Muhajirin sekitar enam puluh orang 
sedangkan Kaum Anshar berjumlah dua ratus empat puluh orang". 


Peni إسَحَاقَقَالَمَيِعْت الي‎ PN AS ASAM 3112 53 


LA 
- 


Ie MSI Miil BK َم‎ Mág aga sae مُحَمََدِصَلٌَ‎ Ma Pa 


2 
A. 


Ba SAN) AAA الما جاور‎ YNAN عة عر 5 مِامَدَكَالَ‎ ga Nas 


3662. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Ishag berkata, aku mendengar Al Bara' 
radliallahu 'anhu berkata, telah menceritakan kepadaku para shahabat Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam diantara orang yang turut dalam perang Badar, bahwa jumlah 
mereka seperti jumlah tentara Thalut, bala tentara yang menyeberangi sungai dimana 
jumlahnya sekitar tiga ratus sepuluh orang". Al Bara' berkata: "Demi Allah, tidak ada dari 
mereka yang dapat menyeberangi sungai melainkan orang beriman". 


GA Z 


EE BERA NGANG BEN UE Ja AN Sie اله ي ر‎ KE SAS 


- - 4< ع و 4 


35 NANG عِدَةَأْصَحَابٍ طَالوتَالذِينَجَاوَدُ‎ Ji MO Kla Sasa sa $ 


BUEK tiaa pa Naaa مَعَه‎ gan 


3663. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Raja' telah menceritakan kepada kami 
Isra'il dari Abu Ishaq dari Al Bara' berkata; "Kami, para shahabat Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam bercerita bahwa jumah pasukan dalam perang Badar adalah seperti jumlah 
bala tentara Thalut, yang menyeberangi sungai, dimana tidak ada dari mereka yang dapat 
menyeberangi sungai melainkan orang beriman. Jumlahnya sekitar tiga ratus sepuluh 
orang". 


RA A PR Toar Yaa 22 ےب و 0 ور ے يام‎ 
شد‎ KAS حو‎ AE a NGA DE بن | بي شيمه حَدَنْنَايَحْيَى‎ ANAKE حَدَدْنِي‎ 
pan ANE EL AA SU 
SANG Aa Ke A 


3664. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Yahya dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Al Barra'. Dan diriwayatkan pula, telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan 
dari Abu Ishaq dari Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; kami menceritakan bahwa jumlah 
pasukan Badar sekitar tiga ratus sepuluh orang, seperti jumlah tentara Thalut yang 
menyeberangi sungai dan tidak ada yang dapat menyeberangi sungai melainkan orang 
beriman dimana jumlahnya sekitar tiga ratus sepuluh orang". 


Bab: Doa nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam atas orang-orang kafir Quraisy 


ر 24 222 


2 و رو 7 ومو و 
ot AN 2 ay Tebe MAT AA na A‏ ع آم و TA A TN‏ 
EN gada‏ عر عير سل حكن لداعل تر jin‏ 
ين NG‏ بوسر و “إن مي 8 م AA‏ چ2 oaa 2A‏ 
EE ALIGA VOET ANK Kn a a a Sa a‏ 


Bea صَرَعَى‎ 


3665. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Zuhair dari Abu Ishaq dari 'Amru bin Maimun dari 'Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu 
berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menghadap Kabah lalu mendo'akan kebinasan 
bagi beberapa orang dari Quraisy, yaitu Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah, Al Walid bin 
'Utbah dan Abu Jahal bin Hisyam. Dan aku bersaksi (bersumpah) atas nama Allah. Sungguh 
aku melihat mereka terbunuh, jasad mereka berubah karena sengatan matahari. Pada saat 
perang Badar hari sangat panas". 


Bab: Terbunuhnya Abu Jahal 


ÁE رضي‎ AN AÉ ERAN Ke AN بو‎ ajaran Ka NGNE 


P 


E span Jaga PANG مدر‎ 5 KANAN 


3666. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami Qais dari 
'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa dia mendatangi Abu Jahal dalam keadaan kritis pada 
perang Badar. Maka Abu Jahal berkata: "Apakah aku lebih celaka dari seseorang yang kalian 
bunuh?". 


وم 2 0 


DL قال قال‎ ENG Pa NK SS حدکتا ره‎ A AAA ANA 
LEAN رضي‎ E eNA E ag SN a ag AA Para 
KIA Br yA! LAGU و ا ا بو جل‎ JAN beb NI 


a ر‎ 


4825 مأو‎ MAL رَجَلٍ قد‎ KAN KALA SG Hé PENIS BA FE 
Jah PAN 2 قۇمەقال ادى‎ 


3667. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Sulaiman at-Taymiy bahwa Anas bercerita kepada 
mereka, katanya; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam besabda, Dan telah diriwayatkan dari 
riwayat lain, telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Zuhair dari Sulaiman at-Taymiy bahwa Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapa yang mau melihat apa yang dilakukan Abu Jahal, maka 
berangkatlah". Maka 'Abdullah bin Mas'ud berangkat lalu dia medapatkannya dalam 


keadaan telah ditebas oleh dua putra 'Afra' hingga tubuhnya terkapar. Dia ('Abdullah bin 
Mas'ud) bertanya: "Kamukah Abu Jahal?". Lalu dia menarik jenggot Abu Jahal dan berkata: 
"Apakah kamu berada di atas orang-orang yang membunuhmu atau seorang yang dibunuh 
oleh kaumnya?. Ahmad bin Yunus meriwayatkan: "Kamu ini Abu Jahal?..." 


TEJ نا نہیں ر ضی‎ AA Celta spatu NAS SENG محمد‎ Paa 
BI an ga AS Jak SNG AAN EEE A 


1 A 
- سه ص‎ 


Da‏ حَتَى ia NA‏ اموه 
AA ara JA BEI IU‏ اشوا Ni‏ َوه RAEE‏ 


SEA MA يوس سُفَبن الْمَاجِشُونِعَنْصَالِح‎ na 


3668. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsannaa telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Sulaiman at-Taymiy dari Anas radliallahu 'anhu berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bercerita kepada mereka, katanya: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam besabda pada perang Badar: "Siapa yang mau melihat apa yang dilakukan Abu 
Jaha",. Maka 'Abdullah bin Mas'ud berangkat lalu dia medapatkannya dalam keadaan telah 
ditebas oleh dua putra 'Afra' hingga tubuhnya terkapar. Dia (Abdullah bin Mas'ud) bertanya: 
"Kamukah Abu Jahal?". Lalu dia menarik jenggot Abu Jahal dan berkata, "Apakah kamu 
berada di atas seorang yang dibunuh oleh kaumnya atau diatas orang-orang yang 
membunuhmu?. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Al Mutsanna telah mengabarkan 
kepada kami Mu'adz bin M'adz telah menceritakan kepada kami Sulaiman telah 
mengabarkan kepada kami Anas bin Malik seperti hadits ini. Dan telah menceritakan kepada 
kami 'Ali bin 'Abdullah berkata: "Aku mencatat dari Yusuf bin Al Majisyun dari Shalih bin 
Ibrahim dari bapaknya dari kakeknya: "Kejadian itu pada perang Badar". Maksudnya 
peristiwa dua putra 'Afra'. 


w 


poot Ja PNS قال سيٿ اي يفول‎ ASSE NANA حَدَكْنِي‎ 
A RS ى‎ yan ABIS Wa en seba ga 
| قال ارين تارزو‎ 3 SEA Sala SI) Aia PEARAAMA i] 


A 


- 2 
PE Ag £ KANA 


A 2 ANANA MAN 
AN aa a ae PA PAN 6 PANIA 


3669. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah Ar-Raqasyiy telah 
menceritakan kepada kami Mu'tamir berkata, aku mendengar bapakku berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu Mijlaz dari Qais bin 'Ubad dari 'Ali bin Abi Thalib radliallahu 
'anhu bahwa dia berkata: "Aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah 
Yang Maha Pengasih untuk berperkara pada hari giyamat". Dan Oais bin 'Ubad berkata, 


"Telah turun ayat tentang mereka: "Inilah dua golongan (Mu'min dan kafir) yang bertengkar, 
mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka" (OS al-Hajj ayat 19). Mereka adalah orang 
yang berperang tanding pada perang Badar, yaitu Hamzah. 'Ali, 'Ubaidah atau Abu 'Ubaidah 
bin Al Harits menghadapi Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah dan Al Walid bin 'Utbah". 


As اور‎ 


ee SNN SS An SAS 


قال د ENG‏ (هَدَانِحَصَمَانِ اخْتَصَمُو MBA‏ فر تو ) SAN GAY AAA‏ 


asih. adang A 
3670. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abu Hasyim dari Abu Mijlaz dari Qais bin 'Ubad dari Abu Dzarr radliallahu "anhu berkata, 
"OS al-Hajj ayat 19. yang artinya: "Inilah dua golongan (Mu'min dan kafir) yang bertengkar, 
mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka" turun tentang enam orang dari Ouraisy, 
yaitu yaitu Ali, Hamzah, 'Ubaidah bin Al Harits, Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah dan Al 
Walid bin 'Utbah". 


A 


IIA RIS لف بني‎ JEN قوب‎ sn AE SAN ا‎ 


لِبَنِي سَدُوسَ PA NAN‏ غناي مجر َع نكن في کال ري اتويت 
ABE)‏ (هَدَانِ MAKS‏ 


3671. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim Ash Shawwaf telah menceritakan 
kepada kami Yusuf bin Ya'gub, dia pernah menetap tinggal di Bani Dlubai'ah, dia adalah 
maula Bani Sudus telah menceritakan kepada kami Sulaiman at-Taymiy dari Abu Mijlaz dari 
Qais bin 'Ubad berkata, 'Ali radliallahu "anhu berkata: "Ayat ini turun tentang kami, yaitu OS 
al-Hajj ayat 19. yang artinya: "Inilah dua golongan (Mu'min dan kafir) yang bertengkar, 
mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka". 


LA Hi ore FE bê gan GETAR YES AI KAL SSS 
235 Ae SEA BNN RGS NAGA DX KHAN : AN 


3672. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami 
Waki' dari Sufyan dari Abu Hasyim dari Abu Mijlaz dari Qais bin 'Ubad aku mendengar Abu 
Dzarr radliallahu 'anhu bersumpah: "Sungguh ayat itu turun tentang enam orang itu pada 
perang Badar". Atau semisalnya. 


Pd kd TG A 2 A 


Se Aga AURA ANA رقي‎ eng aa 
page PA PIPE lai alan fl an SL is 4 Sage 


Lah‏ غد 


KES SIN Gana EN AS pan ea SISA An 


3673. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim ad-Dawragiy telah menceritakan 
kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Hasyim dari Abu Mijlaz dari Oais 
bin 'Ubad berkata, aku mendengar Abu Dzarr bersumpah dengan suatu sumpah yang isinya 
bahwa sesungguhnya ayat ini: "Inilah dua golongan (Mu'min dan kafir) yang bertengkar, 
mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka" (OS al-Hajj ayat 19) diturunkan untuk 
mereka yang melakukan perang tanding pada perang Badar. Mereka adalah Hamzah, Ali, 
'Ubaidah bin Al Harits, 'Utbah dan Syaibah, dua putra Rabi'ah dan Al Walid bin 'Utbah". 


02 ر ر بر‎ 2 LX ی و و‎ 2 
ia PAN TANGGA) MEI abi a) KE KENA 5 دين‎ Sis 


م“ 


4 2 Z LA 
AC A ASI bi 


alta‏ رتكاو مان ول KYB TEA 515 AAN‏ رَاقَالَبَارَرَوَظاهَرَ 
Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sa'id Abu 'Abdullah telah menceritakan‏ .3674 
kepada kami Ishag bin Manshur As-Saluliy telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin‏ 
Yusuf dari bapaknya dari Abu Ishaq; Ada seseorang yang bertanya kepada Al Bara' dan aku‏ 
mendengarnya. Al Bara' berkata; "Aku menyaksikan 'Ali pada perang Badar melakukan‏ 
perang tanding dan dia menang".‏ 


KE AA en sa ENG ang PAS NGANA AE ii Ae RA ANA 5 
ص‎ a11 e AG. .دم الم 0 ا ار‎ P 
PA laa WARANA AL o 

Ba 


KASI BENING قال‎ aa JS 513 


s 
“ 


3675. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata, telah 
menceritakan kepadaku Yusuf bin Al Majisyun dari Shalih bin Ibrahim bin "Abdur Rahman bin 
'Auf dari bapaknya dari kakeknya, 'Abdur Rahman berkata: "Aku menulis surat kepada 
Umayyah bin Khalaf (untuk saling melindungi). Ketika terjadi perang Badar, dia menyebutkan 
tentang akan terbunuhnya dirinya dan anaknya. Maka Bilal berkata: "Aku tidak akan selamat 
seandainya Umayyah selamat". 


AN Gae) Pe era NG نع‎ 32 KUN ANA 
كفا‎ NAS EN IN i ARE NA 


A و‎ Lx G 


Uh E JELAS pe Jang pe BA, Baya 


3676. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan bin 'Utsman berkata, telah mengabarkan 
kepadaku bapakku dari Syu'bah dari Abu Ishag dari Al Aswad dari Abdullah radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau membaca surah an-Najm lalu sujud 
tilawah. Begitu pula, orang-orang yang bersama beliau ikut bersujud kecuali seorang laki-laki 
tua, dia mengambil segenggam tanah lalu menempelkannya di keningnya seraya berkata: 
"Bagiku ini sudah cukup". Abdullah berkata: "Di kemudian hari, sungguh aku melihat lelaki 
tua itu terbunuh dalam keadaan kafir". 


وو م 


BAN MEA AOA‏ مت عن منک ر ACA‏ امن عر رکال گان 
اليل Sun D an anang SOE‏ 


? d4 2 5 ملك د‎ a 57. A? N و عام م‎ 
اله بال ربز‎ Jin 3 AS UE ITE 58 3/2 JEDA 355321 33 JASA IG 


Ga G‏ و 


7 2 2 P A HE SA 7 
a a 


Aa BANI e 


LA 


AA AAN KERAS PP لانو‎ ME ank GALANG Ga eU 
Aren iki KN Bari en AS PAS BASIS َي‎ 


dyah; Ia عن‎ SAOS 5 Mag bia, 


3677. Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari 'Urwah berkata, 
"Pada tubuh Az Zubair terdapat tiga lubang bekas tusukan pedang, yang salah satunya pada 
pundaknya". 'Urwah berkata: "Aku pernah memasukkan jariku pada lubang luka itu". Dia 
menambahkan, "Dua luka saat perang Badar dan yang lainnya pada Perang Yarmuk". 'Urwah 
berkata: 'Abdul Malik bin Marwan bertanya kepadaku ketika Abdullah bin Az Zubair 
terbunuh; "Wahai 'Urwah, apakah kau mengetahui pedang Az Zubair?" Aku jawab; "Ya". Dia 
bertanya lagi: "Bagaimana bentuknya?" Aku jawab: "Pedangnya sumbing. Patah ujungnya 
ketika perang Badar". Dia berkata: "Kamu benar" Kemudian dia bersya'ir: "Pada pedang itu 
terdapat banyak sumbingan karena dia menggempur musuh" Maka dia mengembalikan 
pedang itu pada 'Urwah. Hisyam berkata: "Kemudian kami menawar pedang itu dengan tiga 
ribu. Lalu diantara kami ada yang membelinya. Saat itu aku ingin sekali, jika saja aku yang 
membelinya". Telah menceritakan kepada kami Farwah telah menceritakan kepada kami "Ali 
dari Hisyam dari bapaknya berkata: "Pedang Az Zubair bin Al 'Awwam berhiaskan perak". 
Dan Hisyam berkata: "Pedang 'Urwah juga berhiaskan perak". 


AA iani Ei ru‏ اللَوصَل اله 


Hg, 


GA 2 


(ES EA AN EA SAS محم‎ IN SAS 


2 و د د BK‏ 


TE JS £ Ssa ias PAN SES AA SAS IE ala sali 


2 aa A DL 


e 2 DAS LG ya‏ ر4 
DANG‏ شق ضفو Ga GA‏ مَعها حدر gada rU‏ بوه 


A Raska, A 0 NS‏ ا 
صرب کون ڪل ALA SES AI IA Gb Be‏ تِلْكَالصَّرَبَاتِ 
Gi Ti‏ 3 7 2 و > 4 2 2 2 4 4 
RK |‏ قال 9/2 38 گانَمَعَدْعَبد اله الربير يَومَيذ JÊG Hina ji 5 LA EAN aa‏ 


Yasan IS 333 


3678. Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya bahwa 
para shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Az Zubair dalam perang 
Yarmuk: "Mengapa kamu tidak menerobos barisan musuh agar kami turut mererobos 


bersamamu?". Az Zubair berkata: "Jika aku merobos, kalian tentu akan berbohong". Mereka 
berkata, "Kami tidak akan melakukannya". Lantas Az Zubair menyerang musuh hingga dapat 
menerobos barisan mereka bahkan sampai mampu melewati mereka sementara tidak ada 
satu orangpun (dari mereka yang meminta agar dia menyerang) yang mengikutinya 
menyerang musuh. Kemudian dia kembali menghadap kepada musuh. Maka musuh itu 
mengambil tali kekang kudanya kemudian memukul Az Zubair dengan dua tusukan pada 
pundaknya. Diantara dua tusukan tersebut, satu tusukan dialaminya pada perang Badar. 
'Urwah berkata: "Aku pernah memasukkan jariku pada (lubang) bekas tusukan itu untuk 
mempermainkannya, saat itu aku masih kecil". 'Urwah melanjutkan: "Saat itu bersamanya 
ada Abdullah bin Az Zubair yang masih berusia sepuluh tahun, yang diletakkan di atas seekor 
kuda dan dijaga oleh seorang laki-laki". 


MI SESI Iban nb aa 7 محم سير‎ ANE حَدَدْنِي‎ 


- 5 
1 مه ماه 


asi dea عَلَيهوَسَلَمْأَمَرَيَوْمَبَدْ رِرْبَعَةٍ‎ Par Aan Se PAN MG : 


5 7? < 2 ANN ANG 7 z 006 | د‎ 39 P AR 2 3 ا‎ 
KAA عقو‎ TANG sentana JASA م اط‎ nn 


BA. 0< 


ثلا تَلَيَالِقَلمًا KA SAS AS Al, A AN PA ONLY‏ اا 


KA area NI UREA 363 


GE SEA Ai sái Hiha NG 30633 الان‎ aa AT 
kayu. ود وبا عم كار سوا‎ GA da aa 5 


BA g - 


ing مد ?22 عر اس ا‎ EE 21234 2 aq? ZE 
TE TN مُحَمَّدِبِيَدِوِمَ‎ SE Salah سول الله صل الله‎ sagde iss 


A ias piai Énna Én AN AS 3 Ka SS 


3679. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad dia mendengar Rauh bin 
'Ubadah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Urwah dari Qatadah berkata; Anas 
bin Malik bercerita kepada kami tentang Abu Thalhah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pada perang Badar memerintahkan untuk melemparkan dua puluh empat orang 
bangkai pembesar Quraisy ke dalam lubang (sumur yang terbuat dari bebatuan) diantara 
lubang-lubang yang ada di Badar yang sangat buruk dan menjijikkan. Jika beliau 
mendapatkan kemenangan melawan suatu kaum, maka beliau berdiam di tempat 
persinggahan selama tiga hari. Ketika Perang Badar, memasuki hari ketiga beliau 
memerintahkan untuk mempersiapkan hewan tunggangan beliau dan mengikatkan 
pelanannya lalu beliau berjalan diiringi oleh para shahabat. Para shahabat berkata; "Tidak 
pernah diperlihatkan kepada kami beliau berangkat melainkan karena ada keperluan". 
Hingga ketika sampai di tepi sumur itu beliau memanggil mereka (orang kafir Quraisy yang 
terbantai) dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka: "Wahai fulan 
bin fulan, wahai fulan bin fulan. Apakah kalian senang jika dulu mentaati Allah dan Rasul- 
Nya? Sungguh kami telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kami dengan 
benar. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh tuhan kalian dengan 
benar". Abu Thalhah berkata; Maka 'Umar berkata; "Wahai Rasulullah, mengapa anda 


berbicara dengan jasad-jasad yang sudah tidak ada ruhnya?"Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjelaskan: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalian tidaklah 
lebih dapat mendengar apa yang aku katakan dibanding mereka". Qatadah berkata, "Allah 
menghidupkan mereka hingga memperdengarkan kepada mereka ucapan beliau sebagai 
bentuk pelecehan, pembalasan, kerugian dan penyesalan". 


s 9 7 7 7 
: و‎ 0 Z 2 - و‎ 1 
الذِينَ‎ LAN حَدَتْمَاسَفْيَان حَدَتْتَاعَمَرٌوعَنَعَطَاءِعَنَابَنِعَبَّاسِرَضِيَ‎ YAA SAS 


íz 4 


0 Pa ا 2 ر‎ i 2 GA 7 PAN 5A Pen Ag 
oga MAPAN JASA PP و‎ AE NAH کا هم و اله‎ NAS SALA JA 
? رو م‎ ANG As LA oh رر‎ 0 


3680. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami 'Amru dari 'Atha' dari Ibnu "Abbas Radli Allahu anhuma; 
Firman Allah yang artinya: "Orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan 
kekafiran... (QS Ibrahim ayat 28), demi Allah, mereka adalah kaum kafir Quraisy". 'Amru 
berkata, "Mereka adalah kaum Ouraisy sedangkan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam 
adalah nikmat Allah". Dan kelanjutan ayat tersebut: "Dan menjerumuskan kaum mereka ke 
dalam kebinasaan", maksudnya adalah api peperangan Badar". 


A 4‏ 
£b,‏ رم 2م ورا sakt‘‏ ل ا م م ANU Pek 0 A‏ چ 236 22 


-i LL 2 26 وس‎ 2z. اي ور و‎ AS و و‎ m 0 o رور‎ 
US IS Ea, 2 A3 يعَذْ ب‎ LN pa صل الله‎ NI رفع‎ ALA 


P 


4 a 


azz? y A Pp 7 م ور ب‎ mn Z و‎ 
RRR LATA SNI Saó Jaan SA) Haa SAN قال ر سول الله صل‎ 
4 


Tua : í 15 Tax 2t 6 ر ر ري‎ PU A م م‎ -4 242 A 
DIÉS AN sas Mad saha A pe NG san5) a) Ja NG 


Tas 2% z 4 At 46 5 e و1‎ TK Aa M3 3 7 PAS Aa ANG 
YEN SA FP كنت أقول‎ HAN AN AJE Mp ANA مَاقَالَ‎ 


9 2 27 e le 2 Ag 2 ٠» و م هو‎ 27% w م‎ 7 574 at 
Ke in (وَمَأَنْتَبِمُسَمِعَمَنَف الْقَبُورِ)‎ Sa 


3681. Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam dari bapaknya berkata; Diceritakan di hadapan 'Aisyah radliallahu 'anha 
bahwa Ibnu 'Umar Radlia Allahu anhuma menganggap bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah bersabda: "Bahwa orang yang telah mati akan disiksa didalam kuburnya 
disebabkan tangisan keluarganya". Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Tidak begitu. 
Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya seseorang 
disiksa karena kesalahan dan dosanya dan sesungguhnya keluarganya menangisinya 
sekarang". 'Aisyah radliallahu 'anha menambahkan; "Dan itu seperti sabda beliau dimana 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri di pinggir lubang (Badar) yang didalamnya ada 
jasad orang musyrikin yang terbunuh, beliau berbicara kepada mereka, tapi beliau tidak 
berkata: "Sungguh mereka mendengar apa yang aku ucapkan". Beliau katakan: 
"Sesungguhnya sekarang mereka baru mengetahui bahwa apa yang aku katakan (risalahku) 
kepada mereka adalah benar". Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha membaca firman Allah 
Ta'ala yang artinya: "Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang yang sudah mati 
dapat mendengar" (OS an-Nami ayat 80)."Dan kamu juga tidak dapat mendengar orang yang 


ada di dalam gubur".(@S Fathir ayat 22). 'Urwah berkata: "Ketika mereka menempati tempat 
duduk mereka di neraka". 


PLU a عُثَْمَانُحَدَتْنَاعَبَدَ‎ pii 
Wo NAN EA َال هَل و جد ماو دربم‎ At Ea NE 
DHE NG INA dang Ie ANTA IBL SIA 


LA 


SISA SG NS Ma A 


3682. Telah menceritakan kepadaku 'Utsman telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari 
Hisyam dari bapaknya dari Ibnu 'Umar berkata; "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
berdiridi pinggir sumur Badar lalu berkata: "Apakah kalian telah mendapatkan apa yang 
dijanjikan oleh tuhan kalian dengan benar"Lalu beliau berkata lagi: "Sungguh mereka 
mendengar apa yang aku ucapkan". Kemudian hal ini diceritakan kepada 'Aisyah, maka dia 
berkata: "Sesungguhnya yang diucapkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah: 
"Sesungguhnya sekarang mereka mengetahui bahwa apa yang aku katakan (risalahku) 
kepada mereka adalah benar". Kemudian 'Aisyah radliallahu 'anha membaca firman Allah 
Ta'ala yang artinya: "Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang yang sudah mati 
dapat mendengar" (OS an-Naml ayat 80) hingga akhir ayat tersebut. 


Bab: Keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar 


Tes Sa EKA ا کچ‎ jab 3 ية‎ PAS Ag sa ai 


PA مو‎ 
ا‎ 1 S Ji فحاءت اھ‎ Ta رم رر 5 ر‎ 2 y L 
A Lg A Bean ةر‎ 2224 op 1 
D AT EA PEN ja, seal 


57 13 “2G S5 8 82 4 3. k, Tn KAT > 
PAN AI رةو‎ NS جتان‎ LAI احِدَةهِى‎ pan وَيُحَكِأَوَهَبِلْتِأَوَ‎ jú ANA 


3683. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Mu'awiyah bin 'Amru telah menceritakan kepada kami Abu Ishag dari Humaid berkata, 
aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata, "Pada perang Badar, Haritsah mendapat luka 
padahal dia masih kecil. Kemudian ibunya datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, anda mengetahui kedudukan Haritsah di sisiku. Seandainya 
dia berada di surga aku akan sabar dan berharap memperoleh pahala. Namun kalau 
keadaannya lain, anda akan lihat apa yang aku lakukan". Maka beliau berkata: "Janganlah 
begitu. Atau apakah kamu merasa berat ditinggal oleh anakmu atau kamu kira surga itu 
hanya satu? Sesungguhnya surga itu banyak dan anakmu sekarang berada di dalam surga 
Firdaus". 


2 218 56 


کد A‏ و و 


2 
BEA KE NA 


AE A KU AI a bai 
ii KAN Na وشو‎ O ans MEN TUMI NG 


5 


DA - رر ۶ے ع‎ -73 
4 Abe Kas aa FE di ALANA SS SAS EPA AF 
عير ها‎ JE KANG bas LAN Ie lia IE Gas EN من‎ 


2 LAM 


CLASS kaui keii a AE رسو لاله صل‎ SES 
LIN سدم نر‎ AE صل‎ NG OK ALS مدر‎ 


7 


AGAN sdy a PER AS, 
aa : sai. Bina Sa Sasa Ash Anas saé 


Po NBL صَنَعْتقَالَحَاطِبُوَ‎ Gen Pat ALAN 


4 


tits 4 r Pe SA GILA Jo) 253 
kasak صَنَّ‎ LAN Je SAR EA BNN AA عش ي‎ a NAN IIA ya 


ore من‎ 


KEL PG مِنِينَكَدَعْنِي‎ JAN GA 5 ÉNE 8) 2A G MEN مدو ولتق‎ 
الْجَنَهُ‎ ea BA ESA AJE SMI a Sea 


ALE A ا‎ SAN IE Au 
3684. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah bin Idris berkata, aku mendengar Hushain bin 'Abdur Rahman dari Sa'ad bin 
'Ubadah dari Abu 'Abdur Rahman as-Sulamiy dari "Ali radliallahu "anhu berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus aku, Abu Martsad Al Ghanawiy dan Az Zubair bin Al 
'Awwam, yang mana kami adalah penunggang kuda yang ulung. Beliau berkata: 
"Berangkatlah kalian hingga sampai di sebuah taman yang bernama Khakh, disana ada 
seorang wanita dari kaum Musyrikin yang membawa sepucuk surat dari Hathib in Abi 
Balta'ah yang ditujukan untuk kaum Musyrikin". Maka kami dapati wanita itu sedang 
berjalan dengan untanya persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka kami bertanya, "Mana surat itu?". Wanita itu menjawab, "Tidak ada surat 
pada kami". Maka kami memeriksanya, namun kami tidak melihat adanya sepucuk suratpun. 
Kami katakan: "Tidak mungkin Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berdusta. Kamu 
keluarkan surat itu atau kami akan menggeladah kamu". Setelah wanita melihat 
kesungguhan kami, dia melirik pada kain ikat pinggangnya, yaitu yang ternyata surat itu 
disembunyikan dibalik kain ikat pinggangnya. Akhirnya dia mengeluarkan surat itu. 
Kemudian kami berangkat menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa 
surat itu. Lalu 'Umar berkata: "Wahai Rasulullah, dia telah berkhianat kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan juga kaum m'uminin. Biarkan aku memenggal leher orang ini". Kemudian 
beliau bertanya: "Apa yang mendorongmu berbuat seperti?". Hathib menjawab: "Demi 
Allah, tidaklah aku bermaksud untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudku, 
hanyalah agar aku memiliki penjamin di tengah kaum (musyrikin) yang dengannya Allah 
melindungi keluarga dan hartaku. Juga tidak ada satupun dari shahabat anda melainkan dia 
punya kerabat di sana yang dengannya Allah akan melindungi keluarga dan hartanya". Maka 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Dia benar. Dan janganlah kalian katakan padanya 
kecuali kebaikan". Namun 'Umar tetap berkata: "Dia telah berkhianat kepada Allah dan 
Rasul-Nya dan juga kaum m'uminin. Biarkan aku memenggal leher orang ini"Maka beliau 
bersabda: "Bukankan dia termasuk ahlu Badar. Dan Allah telah mendatangi Ahlu Badar dan 
berfirman: "Silakan kalian berbuat apa yang kalian suka karena telah wajib bagi kalian untuk 
masuk ke dalam surga" atau: "Sungguh Aku telah mengampuni kalian". Maka air mata 'Umar 
bercucuran lalu berkata; "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui". 


2 ya 
ي کر‎ Ata 


ANE SAR‏ بن محمد PISA ABI‏ أحَمَدَ JA NENGA AS‏ عن 


GA ANANG ANGAS LG ر‎ at 0 527 
له‎ NYEN nas توي ميدع نأي‎ SAS KAN HA 
HA gik AENA ga KEL WG) kasa 2 ya صل اشع‎ 
3685. Bab. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad Al Ju'fiy telah 
menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az Zubairiy telah menceritakan kepada kami 'Abdur 
Rahman bin Al Ghasil dari Hamzah bin Abu Usaid dan Az Zubair bin Al Mundzir bin Abu Usaid 
dari Abu Usaid radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berkata 
kepada kami ketika perang Badar: "Jika mereka telah mendekati kalian, lemparlah mereka 
dan tetap serang dengan anak panah kalian". 


SEGALA NE Sr IKA د‎ DESA Si 
A 


00 AA ye عئەقال قال تار‎ A AA 

ZEAK EPR Da‏ و 7 و A NG‏ وم اسَتَبّقُو 

KA jatah GAS کم يعني گترو‎ LSN A 

3686. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Abdur Rahim telah menceritakan 

kepada kami Abu Ahmad Az Zubairiy telah menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman bin Al 

Ghasil dari Hamzah bin Abu Usaid dan Al Mundzir bin Abu Usaid dari Abu Usaid radliallahu 

'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada kami ketika perang 

Badar: "Jika mereka telah mendekati kalian, maksudnya lebih banyak dari jumlah kalian, 
panah dan terus serang dengan anak panah kalian". 


KA رضي‎ EGA MIE ESA PAS AB SSI و‎ ea 
Ega SEA Aa a E BA عَلَ‎ ala gala aké BIA NG قال‎ 
E RE e Kas P PARA peka galah Naa 

4 و‎ 
Irado ea SA PJ Sinai 


3687. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Ishag berkata, aku mendengar Al Bara' bin "Azib 
RAa berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam menjadikan Abdullah bin Jubair sebagai 
komandan pasukan pemanah pada perang Uhud. Kemudian sebanyak tujuh puluh orang dari 
kami terbunuh. Sedangkan pada perang Badar Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan para 


shahabat beliau menewaskan kaum Musyrikin sebanyak seratus empat puluh orang, tujuh 
puluh orang sebagai tawanan dan tujuh puluhnya lagi tewas. Lalu Abu Sufyan berkata: "Hari 
ini sebagai balasan perang Badar, peperangan itu silih berganti". 


e La 4 2 ر‎ Z w 9 7 4 
GAYA ي مو سی‎ LES naa يرڪن‎ Gl SEA AAA NAN AA Ala 


2 


ا KISI DAR SUKA‏ ما جاء اله به من الْخَير ASET SISA BIS‏ 


3688. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al 'Alaa' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari kakeknya. Abu Burdah dari Abu Musa dia menganggapnya 
dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam yang (setelah menceritakan mimpi beliau) beliau 
bersabda: "Ternyata itu berarti Kaum Mu'minin pada perang Uhud yang akan mendapatkan 
kebaikan seperti yang Allah datangkan berupa kebaikan dan pahala, sebagai janji yang 
benar, yang telah Allah berikan kepada kita pada perang Badar". 


LA‏ - وو و بمْعَوَ ف 


Ape SIS‏ راهم ANUS‏ اهي NGETEN HL AAA Buang‏ نين 


2 


1 e AE AAN SI 
Iéna SAE e gie kanaal SR JI بمکانہ ما‎ 


A Az Fas AA: KAKA A رامع‎ 


EES 0 ا‎ NGANA Bls AN عَاهَدَت‎ 


MAA ين حٌى صر باهو‎ 3 KAN Jina 553 Gun: PACE 


3689. Telah menceritakan kepadaku Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad dari bapaknya dari kakeknya berkata; 'Abdur Rahman bin 'Auf berkata; 
"Aku berada dalam barisan pasukan di perang Badar dan ketika aku menoleh ke samping 
kanan dan kiriku. Aku melihat dua anak laki-laki yang masih belia. Aku merasa tidak percaya 
dengan keberadaan keduanya ketika salah seorang dari keduanya berkata kepadaku secara 
pelan agar tidak didengar temannya; "Wahai paman, tunjukkan kepadaku Abu Jahal" Aku 
tanya; "Wahai anak saudaraku, apa yang akan kamu lakukan terhadapnya?"Dia menjawab; 
"Aku telah berjanji kepada Allah. Jika aku melihatnya, aku akan membunuhnya". Anak yang 
satu lagi juga mengatakan hal yang sama kepadaku secara pelan pula. 'Abdur Rahman bin 
'Auf berkata; "Keberadaan keduanya tersebut sangat membahagiakan aku, lalu aku 
menunjukkan Abu Jahal kepada keduanya. Kedua anak itu melesat bagaikan dua ekor 
burung elang kemudian membunuh Abu Jahal. Kedua anak belia tadi adalah dua putra 'Afra'. 


7 e 


i Moda AE PEN: HN اهيا‎ PESAN ks 


m - 
2: 


| ون دين ذخ ركلا SENSEN NADA AN‏ 


HPA yeni ae ڪيم عَاءِ‎ AGEN Ae Aa gate Par شولا ل اه‎ 
Ka PN دك اين‎ : N 


EAE AEN A3 SAE SUN SJ يڀ مما ةر‎ aa 

ara bg AN AE TAG HA mp Ja Jaa 
حَدَاقَقَالَعَاصِمٌ‎ PERAK SAN 56 NUN KE AN aa - 
asahan ól BASE AAN زلف َة گافر‎ AE NA 


Baa An gk AA کر کار هکو وک لكر‎ 
DHENE NING id Bagi KI NANA ess 


Rs AT o 


Hen A ASN, ANI | => SANA 5 all‏ ائطلىَ 
5 272 2 وده رن 2 م ارو Piya ny PAN LN AL NING 2 ya LL‏ 223 
CE So ME SE PSA SAN‏ 
د 21 22 Tea‏ 21 ور ا و مد BA‏ و > اس 26 Tax‏ 
A‏ ال ا A‏ 
ANANG‏ و„ Au 2 Tea S3 Ah pa) 21 NGA‏ 
KA‏ 
K‏ 


< 2 
K ر عر هد‎ PEN CE ASI 


فو Man As AA BA‏ غت رعا کا یت قا a‏ 


Se SU a AN KAANANE $ 
USA (85563 MEI 33 2 SS ماب کین روو‎ ARGAN عت في يدهو اد‎ 
KRB AS BELA SA a ئۆ‎ KERA AA 


ska ESKAE SE naas تة کال اللا‎ KANG NANG 
Aa 4 p As 


ESA sa GAN عي و‎ A > لماعل آي‎ lem يو لکت ت ابا لي‎ AES 


7 3 


EN gak bai 5 PU KAA TEA‏ فتاهو گان خيب هو س 


“5 


A 


-2 P Eg ANG Z ردم‎ Lo و دم‎ 
ceda Pa وَبَعَت ناس‎ AAS eits FLEAS AAEREN 
A guhs a$ iya Kadal AL ا ع‎ Nk SN Aan sag 
وم‎ 2 SEN 35 Aas ha ءا‎ 2 PK) 
Wear 3S ri منه‎ Ais قم قرو اأن‎ panata تر‎ ANK 
| a DEA INA PUN NGA ga د کرو‎ 
3690. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku 


'Umar bin Asid bin Jariyah Ats-Tsagafiy, orang yag membuat perjanjian dengan Bani Zuhrah 
dan dia termasuk shahabatnya Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Abu Hurairah radliallahu 


'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus sepuluh orang sebagai 
sariyah (pasukan) mata-mata dan beliau mengangkat 'Ashim bin Tsabit Al Anshariy, kakek 
'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab sebagai pemimpin pasukan tersebut. (Mereka berangkat) 
hingga ketika sampai di al-Hada', suatu tempat antara 'Ashfan dan Makkah, keberadaan 
mereka diceritakan kepada penduduk dari suku Hudzail yang biasa disebut dengan Banu 
Lahyan. Maka suku tersebut mengerahkan hampir seratus orang yang kesemuanya pemanah 
yang ahli. Mereka mencari jejak keberadaan pasukan sariyah hingga dapat menemukan 
tempat makan kurma mereka dimana mereka singgah. Mereka berseru, "Ini kurma Yatsrib". 
Maka suku itu mengikuti jejak pasukan sariyah. Ketika 'Ashim dan pasukannya merasa ada 
kehadiran musuh, mereka bersembunyi di balik bukit kecil. Namun suku itu langsung 
mengepung mereka dan berseru kepada mereka, "Turun dan serahkanlah kepada kami apa 
yang kalian miliki. Bagi kalian ada jaminan dan perjanjian. Kami tidak akan membunuh 
seorangpun dari kalian". Maka 'Ashim bin Tsabit berkata: "Aku, demi Allah, Aku tidak akan 
turun dengan jaminan orang kafir". Lalu dia berdo'a: "Ya Allah, beritahukanlah keadaan kami 
kepada Nabi-Mu shallallahu 'alaihi wasallam". Maka suku itu menyerang mereka dengan 
anak panah hingga mereka dapat membunuh 'Ashim (beserta tujuh orang anak buahnya). 
Akhirnya tiga orang anggota sariyah yang masih hidup turun dengan menyetujui jaminan dan 
perjanjian. Diantara mereka ada Khubaib Al Anshariy dan Zaid bin ad-Datsinah serta seorang 
lagi. (Setelah ketiganya turun) mereka menangkapnya dan melepas tali busur panah mereka 
untuk mengikat ketiganya. Orang ketiga berkata: "Ini merupakan awal pengkhianatan. Demi 
Allah, aku tidak akan mengikuti kalian. Sungguh mereka bagiku sebagai teladan". Yang dia 
maksud adalah shahabat mereka yang sudah terbunuh. Mereka menyeretnya dan 
memaksanya agar mengikuti mereka namun dia menolaknya hingga akhirnya mereka 
membunuhnya. Kemudian mereka pergi dengan membawa Khubaib dan Zaid bin ad- 
Datsinah hingga akhirnya mereka menjual keduanya di Makkah sesudah perang Badar. Banu 
Al Harits bin 'Amir bin Nawfal bin 'Abdu Manaf membeli Khubaib. Sebelumnya Khubaib 
adalah orang yang telah membunuh Al Harits bin 'Amir saat perang Badar. Maka jadilah 
Khubaib di tangan mereka sebagai tawanan. Hingga akhirnya mereka sepakat akan 
membunuhnya. (Pada suatu hari dalam masa tahanannya), Khubaib meminjam kepada salah 
satu anak perempuan Al Harits sebilah pisau cukur untuk mencukur bulu kemaluannya maka 
anak perempuan itu meminjamkannya. (Kata Zainab): "Kemudian Khubaib memangku 
anakku saat aku lengah ketika anakku menghampirinya. Hingga dia menemuinya dan dia 
dapatkannya sedang dipangku sementara pisau cukur berada di tangan Khubaib." (Zainab) 
berkata: "Aku sangat terperanjat seketika itu dan Khubaib mengetahui hal itu". Maka dia 
(Khubaib) berkata: "Kamu khawatir bila aku akan membunuhnya?.. Sungguh aku tidak akan 
melakukannya". (Zainab berkata), "Demi Allah, belum pernah aku melihat ada seorang 
tawanan sebaik Khubaib. Demi Allah, aku pernah mendapatkan dia pada suatu hari sedang 
memakan buah anggur di tangannya padahal tangannya sedang dibelenggu dengan besi dan 
di Makkah saat itu bukan musim buah-buahan". Dia berkata: "Sungguh itu merupakan rezeki 
dari Allah yang Dia berikan kepada Khubaib". Ketika mereka hendak keluar dari tanah Haram 
untuk membunuh Khubaib di daerah halal, Khubaib berkata kepada mereka: "Biarkanlah aku 
untuk melaksanakan shalat dua raka'at". Maka mereka mempersilahkanya. Khubaib shalat 
dua reka'at kemudian berkata: "Seandainya bukan karena sangkaan kalian bahwa aku takut, 
niscaya aku akan memanjangkan shalatku ini". Kemudian dia melanjutkan: "Ya Allah, 
binasakanlah mereka semuanya dan bunuhlah mereka dan jangan Engkau sisakan 
seorangpun dari mereka". Kemudian dia bersya'ir; "Aku tidak peduli selama aku dibunuh 
sebagai muslim. Pada kondisi apapun aku tersungkur yang penting di jalan Allah. Semuanya 
itu pada Dzat Ilah, jika Dia berkendak. Dia dapat memberkahi urat-urat yang tercabik-cabik"". 


Akhirnya Abu Sirwa'ah 'Ugbah bin Al Harits bangkit dan membunuhnya. Khubaib adalah 
orang pertama yang mencontohkan shalat dua raka'at bagi setiap muslim yang akan dibunuh 
sebagai wujud kesabaran. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepada para 
sahabat beliau tentang berita mereka dan apa yang mereka alami. Orang-orang kafir Quraisy 
mengirim beberapa orang mendatangi 'Ashim bin Tsabit setelah mereka diberitakan tentang 
terbunuhnya Khubaib untuk mengambil sesuatu dari bagian jasad 'Ashim, apa yang dapat 
menjadi pengenal. Sebelumnya memang 'Ashim telah membunuh seorang dari pembesar 
mereka saat perang Badar. (Ketika mereka hendak membalaskan dendam kepada 'Ashim), 
Allah mengirim kepada 'Ashim pasukan lebah yang melindunginya dari para utusan kafir 
Ouraisy sehingga mereka tidak mampu untuk mengambil secuilpun daging dari jasad 'Ashim. 
Dan Ka'ab bin Malik berkata: "Mereka telah menceritakan bahwa Mararah bin ar-Rabi' Al 
'Amriy dan Hilal bin Umayyah Al Wagifiy adalah dua orang shalih yang turut serta dalam 
perang Badar". 


(IA SUKA 03 EN عن افع‎ LIS ESA سید‎ BS 
NGANG A كت اليد بجر أ ككااً‎ Mz “و‎ 7, AK کا‎ 272 2 D 2.4 
— 9 3543 d يەبعدان‎ NA ض ف يوم جمعه فر‎ An e 


A 7 
» 5 PN 4 رو‎ Sas AMAL TEK. ÍL AN Arta Ar aa 
LA 


Sai CANNER siasat MENE ME NE AN ena ape 


as KEREN orng yA SEA Ie) AJE a اسم فما‎ 


KANG BAGAN JI nhk Resa any rn ANE Je NAN AÉ AA 
e SAR AE تتو‎ San 
SESI WEE SS ala PA KAATE اوو حت لهاد وة‎ ERANT 5 
ing A AL AU IE US ني‎ tan gK; KEEN Fika 
BEI TEA NE EL Aans a PS SA Sa SU 
Kesan ZA DAN : LAN AI ae 


SANG و‎ Pie SN KE و‎ 5 Abg SA Ideas se is 


A 


Sen ban GA ea 


273 22 D e 


BIA‏ يوش AN rt SAE‏ محمد WEAR‏ مَوَلِى بَنِي عَامِرٍ 
BAD at A‏ 
| 


SN NIS 3S مُحَمَّدَبْنَإيَاسٍ بن‎ EGA 


3691. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Laits dari Yahya dari Nafi' bahwa Ibnu 'Umar RAa diceritakan kepadanya bahwa Sa'id bin Zaid 
bin 'Amru bin Nufail, salah serang yang ikut perang Badar sedang menderita sakit pada hari 
Jum'at. Maka Ibnu 'Umar RAa mendatanginya dengan berkendaraan saat tengah hari dan 
waktu shalat Jumat sudah dekat dan dia meninggalkan shalat Jum'at". Dan telah berkata Al 


Laits telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan 
kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa bapaknya menulis surat kepada 'Umar 
bin Abdullah bin Al Argam Az Zuhriy untuk menyuruhnya menemui Subai'ah binti Al Harits Al 
Aslamiyyah dan menanyakannya tentang hadits yang disampaikannya dan tentang apa yang 
disampaikan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kepadanya ketika dia meminta fatwa 
kepada beliau. Maka 'Umar bin Abdullah bin Al Argam menulis surat balasan kepada 
Abdullah bin 'Utbah dan mengabarkan bahwa Subai'ah binti Al Harits telah mengabarkan 
kepadanya bahwa dia dahulu berada dalam tanggungan Sa'ad bin Khawlah, dia adalah dari 
keturunan Bani 'Amir bin Lu'ay dan dia juga termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. 
Lalu Sa'ad meninggal dunia ketika Hajji Wada' dan Subai'ah dalam keadaan mengandung dan 
kemudian dia melahirkan tidak lama setelah kematian Sa'ad. Setelah masa nifasnya berakhir, 
dia berhias diri kepada orang yang hendak meminangnya. Maka Abu as-Sanabil bin Ba'kak, 
laki-laki dari Bani 'Abdid Dar datang menemuinya dan berkata kepadanya: "Aku memandang, 
kamu tidak patut bersoleh di hadapan orang yang meminangmu dengan tujuan menikah. 
Karena, demi Allah, kamu tidak boleh menikah hingga kamu melewati masa empat bulan 
sepuluh hari". Subai'ah berkata, "Setelah dia mengatakan itu, aku mengemas pakaianku 
ketika sore hari lalu aku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas aku bertanya 
kepada beliau tentang masalah tadi. Beliau memberikan fatwa jawaban kepadaku bahwa 
aku telah halal ketika aku melahirkan dan beliau menyatakan bahwa aku boleh menikah jika 
aku mau". Hadits ini juga diikuti oleh Ashbagh dari Ibnu Wahb dari Yunus. Dan Al Laits 
berkata, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab: "dan kami bertanya 
kepadanya lalu dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin 'Abdur Rahman 
bin Tsauban, maula Bani 'Amir bin Lu'ay bahwa Muhammad bin Iyas bin Al Bukair, yang 
bapaknya adalah salah seorang yang ikut perang Badar, telah mengabarkan kerpadanya". 


Bab: Malaikat ikut menyaksikan perang Badar 


2 


ا و او » 2 7 PN AO‏ او ر Da‏ 
حَدثنِي إِسَحَاةَ قبن ب اج DAA‏ عن یخی بن موی کن شاو ر انان ارقي 
عسوو JANG Su sa : KA Jeda SA ah SMS‏ 


PA 2 


ST كلِمَدَسَحْوَهَاقَالَوَكَذَلِكَمَنَهَهِدَبَدْرَامِنَ‎ ek Je قال م‎ as YG 


3692. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir 
dari Yahya bin Sa'id dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi" Az Zuragiy dari bapaknya dimana 
bapaknya adalah orang yang ikut perangBAdar, berkata; "Jibril 'alaihis salam datang kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata: "Siapakah diantara kalian yang kamu siapkan 
untuk pasukan Badar?"Beliau menjawab: "Mereka adalah kalangan muslim yang terbaik". 
Atau kalimat serupa itu. Maka Jibril berkata: "Begitu juga yang ikut perang Badar dari 
kalangan malaikat". 


> sc, A 


دكا سهان ةله 3 عَنَّيَحَيَى Se E Ser AE‏ 
و 


AN Ae ASET SEMEN AN ANA bea Ji ين‎ 5364 


LA 
LL 
W 


BAE Gi (Nak WA 


PAK, 


KIN AEA ye AA ka ya AS AIA 


Pd 


ga ص‎ 2 IM 
Kak Dh س‎ 


- - 24 Z KG 0 PANAI D r 
SA يدَبّنَالاد‎ sol z ANA ke Gal Ia la 


ر سس A‏ 
+ © 


ر ر A AZ g2‏ ر A la‏ و 2 رم ر 
Sen‏ يد فقا عاذ او ال گاب ل هو As‏ یل ek‏ الل“ 
P‏ بر إل - هو P An‏ 


1 27 P 


انه نمعه يوم 


3693. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Yahya dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi'. Rifa'ah adalah salah seorang Ahlu 
Badar sedangkan Rafi' adalah Ahlu (orang yang ikut dalam bai'at) al 'Aqabah. Dia (Rafi') 
pernah berkata kepada anaknya; "Tidaklah membahagiakan aku jika ikut perang Badar 
dijadikan sebagai ganti keikut-sertaan aku dalam bai'at al 'Aqabah. Dia berkata; "Jibril 'alaihis 
salam pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang perkara ini". Telah 
menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah mengabarkan kepada kami Yazid telah 
mengabarkan kepada kami Yahya dia mendengar Mu'adz bin Rifa'ah bahwa; "Ada malaikat 
yang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang semisalnya" Dan dari Yahya 
bahwa Yazid bin Al Hadi mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah bersamanya pada hari 
Mu'adz menceritakan hadits ini. Maka Yazid bercerita dimana Mu'adz berkata; "Yang 
bertanya adalah Jibril 'alaihis salam. 


ع و دسم 


ر 2 2 1 $ ص ار یا 28h‏ 2 - »ا م وام g% P ger‏ 
Al SAS‏ ب مو سیا ES IEEE‏ ع کر a‏ رضي اله 


-AAA ع ر‎ 4 A 2 2 ره‎ ar F > وم‎ 0 WE e PEE 
HA a قال يمب در هذا جير يل | خذ برا س فر‎ jaa النْبىَ صل‎ bani 


3694. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim binMusa telah mengabarkan kepada kami 
'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas RAa 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata pada saat perang Badar: "Ini Jibril 'alaihis 
salam sedang memegang kepala kudanya dan dirinya dilengkapi peralatan perang". 


46 ME Ga angga A ا‎ 0 PN 0 272 وام 3م‎ ema < EuP A 
حَدَتْنَاسَعِيدعَنقَتَادَةَعَنَ أذين رضي الله‎ aan aya خليفة حدثتا محمد‎ SS 


عه قامات أبُورَيَدِوَمْ RENA‏ كَانَبَدَرِيًا 
Bab. Telah menceritakan kepadaku Khalifah telah menceritakan kepada kami‏ .3695 
Muhammad bin Abdullah Al Anshariy telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah‏ 
dari Anas radliallahu "anhu berkata, "Abu Zaid meninggal dunia dan tidak meninggalkan‏ 

apapun. Dan dia termasuk orang yang ikut perang Badar". 


و وور TA‏ 


159 ا 159 كم NGA‏ مركي رم 2ر chs 2 KAB‏ 2 ودس ع واه 
دراه » D‏ 5 ا A Par‏ 
iS GE‏ 0 ور $ LG -i 2A‏ و م Ato co 7f SNI to‏ 


Z z 
s ENG g? 


PEA 2 2. LAM 2 4 2 AN „$ Gas æ WAL PA 2 و‎ 
JUS US KEN 3333 SE إلى أخيولا مَدِوَ‎ GA JUN AS LE NN 
PAN Tee. PAN A A AA امه‎ 572 Azis 4 2. ر2 2 رو و‎ 4 

METE SEA SI TE HAN كانوا‎ Wa) La 

3696. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id dari Al Oasim bin Muhammad 


dari Ibnu Khabbab bahwa Abu Sa'id bin Malik Al Khudriy radliallahu 'anhu baru tiba dari 


perjalanannya lalu keluarganya membawakan daging hewan gurban untuknya. Maka dia 
berkata, "Aku tidak akan memakannya sebelum aku bertanya (kehalalannya) ". Maka dia 
berangkat menemui saudara seibunya yang merupakan Ahlu Badar, yang bernama Oatadah 
bin an-Nu'man lalu dia bertanya kepadanya. Saudaranya itu berkata, "Sesungguhnya telah 
terjadi suatu hal yang membatalkan apa yang dahulunya dilarang, yaitu memakan daging 
gurban setelah tiga hari". 


حَدَدْنِي ASA BA‏ بو BE as NGING ana Pan LAU‏ يوم 


PASAL TN AS ANE AN A at 


- A > - 


MEME NG Eb asi pa alaba PN NELLA aoh قال أکا ابو‎ 


A GAES‏ عليه Lua NI esp‏ قاهَاقال ع وة 
da NA APE AY a PENANG EN‏ الله صل ال Uila sade‏ 
ja GAGAS PLATE‏ ابو بک AWAS SUA UU‏ 


14 


ENG ANGGANA JT Ke un usu ANA ena Pera bah 


- 
Z 


3697. Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam bin "urwah dari bapaknya berkata, Az Zubair berkata, "Pada 
peperangan Badar aku berhadapan dengan 'Ubaidah bin Sa'id bin Al 'Ash yang saat itu 
tubuhnya ditutupi dengan perlengkapan perang sehingga tidak terlihat dari tubuhnya 
melainkan kedua matanya. Dia biasa dipanggil dengan Abu Dzat Al Karisy. Aku 
menyerangnya dengan tombak lalu aku tusuk salah satu matanya hingga tewas. Hisyam 
berkata, aku pernah dikabarkan bahwa Az Zubair berkata: "Aku meletakkan kakiku pada 
badannya kemudian aku bentangkan. Sungguh sulit baginya untuk mencabut tombak itu 
karena ujungnya sudah bengkok". 'Urwah berkata: "Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta tombak itu darinya lalu dia memberikannya. Setelah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam meninggal dunia tombak itu diambilnya kembali. Kemudian Abu 
Bakr mencarinya dan dia memberikan kepadanya. Tatkala Abu Bakr telah meninggal dunia, 
'Umar meminta kepadanya lalu dia memberikannya kepada 'Umar. Dan setelah 'Umar 
meninggal dunia, tombak itu kembali diambilnya. Kemudian "Utsman mencarinya darinya 
lalu dia memberikannya kepada 'Utsman. Setelah 'utsman terbunuh, tombak itu tersimpan 
pada keluarga 'Ali lalu Abdullah bin Az Zubair mengambilnya. Dan tombak itu terus 
bersamanya hingga Abdullah bin Az Zubair terbunuh". 


جو 
na T a4‏ 


SANA REM E KERON 


3698. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhriy berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Idris 'Aidzullah bin 


20 ace g 7 Se P 3. sn 5 و دام‎ tr 
USA EMS aa BTA TES BSE GUA ME 


Abdullah bahwa 'Ubadah bin ash Shamit, salah seorang shahabat ahlu Badar, berkata bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berbai'atlah kepadaku". 


"4 2a 2 لير مم و ر‎ NGA MEI KA na م‎ Tatu 22 NGE I 
عَنَعَايِشَة‎ NS أخبر‎ AE يَحَيَى بن ب 4 رِحَدَتْمَااللْبَتْعَنَ عقيل‎ ba 


در صم 
£ 


SE AAN AAA IS GAN SEN Aga 7 PK 
SAN AN AR TAA نَت الَو‎ WA EL, ri AS a ًى‎ Sanga Al ZA 


at 


GG, 


MESRA, Hera Bala sale PAE AN AN TT 
صل اله‎ AAA YA a ادعو‎ JKN, Se تمن می‎ a الَا‎ 


A 
2 Ya, م‎ P4 
PASI SI gale 
يكو ديت‎ 


3699. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dari 
'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Bahwa Abu Hudzaifah, salah seorang yang 
ikut perang Badar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan Salim sebagai 
anak angkatnya lalu menikahkannya dengan putri saudaranya yang bernama Hindun binti Al 
Walid bin 'Utbah. Dia adalah mantan budak seorang wanita kaum Anshar sebagaimana 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan Zaid sebagai anak angkat beliau. Dahulu 
pada zaman Jahiliyyah, siapa yang menjadikan seseorang sebagai anak angkatnya, orang- 
orang memanggil sebutan ayah anak angkat itu dengan nama bapak angkatnya dan 
mendapatkan hak warisan dari harta warisan (ayah angkatnya) hingga Allah Ta'ala 
menurunkan firman-Nya dalam OS al-Ahzab ayat 5 yang artinya: "Panggilah mereka (anak 
angkat kalian) dengan nama bapak-bapak kandung mereka...". Kemudian Sahlah mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu perawi menceritakan hadits ini. 


SIG, Penat A SAS JARAN 346 aa PE 
SAY كُمَجْلِسِكَمِيِي و جو ير اٿ يضر‎ AA ga SÊ kaa y 

BANI LA Sa PENE YAA or Sa 
ل لين‎ 


3700. Telah menceritakan kepada kami 'Ali telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Al 
Mufadldlal telah menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan dari ar-Robi' binti 
Mu'awwidz berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menemuiku pada pagi hari dan 
membangunkan aku. Lalu beliau duduk di atas tikarku seperti posisi dudukmu di hadapanku 
ini. Saat itu, ada dua budak wanita sedang menabuh gendang sambil bersenandung mencela 
orang-orang yang terbunuh dari kalangan orangtua mereka pada perang Badar. Hingga 
berkata salah seorang dari budak itu: "Bersama kami ada Nabi yang mengetahui apa yang 
bakal terjadi besok". Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam segera berkata: "Janganlah kamu 
mengatakan begitu. Tapi cukup katakan apa yang kamu katakan sebelumnya". 


76 و 


NGA ر‎ azi و‎ RAW 5 224 5 ر‎ 2 £ 2 3 PN Pa ر‎ 
ee ea 


و > ak” No 7 - 0 2 LAN‏ 7 ورو G‏ 5 و و ورو 
a BAGA Ja‏ عن ابن شهاب Senu‏ عبد la PA KAS AN‏ 


Cu 


aa L اله‎ Ge sab SANA 
LAN SNI 5 ZA = PLANGI 7 172.6. 
HSNI عل‎ Wa laga, Al SAGA 
Ki 5 5 لساب‎ af, 1 
“1533 SISA 285523 
3701. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhri. (dan diriwayatkan dari jalur lain), telah menceritakan 
kepada kami Isma'il dia berkata, telah menceritakan kepadaku Saudaraku dari Sulaiman dari 
Muhammad bin 'Atig dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud 
bahwa Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Thalhah 
radliallahu 'anhu -seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan seseorang 
yang pernah ikut serta dalam perang Badr bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- 


bahwa beliau bersabda: "Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya 
terdapat anjing dan gambar." Maksudnya adalah gambar yang bernyawa. 


2 2, 


£ 15 م ور‎ “a25 
IGE kaan 4 KE sin as KA عَبَّدَاَه‎ 


وء 2012 


KTA PAN AA NG 


senggang (au TAN Mz á ea 247 Ea A Dua A SHANE GE 
{245 A 26 22 212A Lg c- Tg or و‎ < 4 Z 
Ia PN k Oei A sa TANDA 


AA SPAM AI NE ANA AGAMA aa 


2 
K3 


3 2356 abal MÊNE SN LS sea AN Pagi 


BA ó Ai MSI AN AE من‎ ANA say ARI 


Al 


A > 
7 


NENE 


néni GAN a 


LA 


7 D A TL NA 5 7 جره‎ 20 2 
BAN AG دشار‎ SI Ea IA AS WAN حجر 53 جل من‎ 
:و 24 و‎ e بح لاير سر‎ Tin SEAT AN a A A Pa 
أَمْلِكَعَيَئَيَ حِينَرَأَيتٌ الْمََظَرَقُلَتمَنَفعَلَهَدَاقَالواقعَلهُ‎ a SA SE Ae je 


NG و‎ LL 90. Ks Lalai Pari >> . AL 0 NE At 
فيغِنَايبًا‎ SEA pyak AS بم‎ BIA AG pp sda 2 حمزوبن‎ 
> م‎ LALI م‎ a K و‎ IT و‎ WA Pa x 0 LAN 
A39 KFS GS UAN ثب رة الى السَّيّف فا جب‎ BA EN آلا يا مر‎ 


2 


Ta, Su 2 AR 2 ˆ‏ ا 1ه سس كر د جدود مله غ 
SAS AN PK pala AAN SA PELAN TEST‏ 
ا ور ر 7 MEA 36 4 A A 4 Ki AA ah í‏ ےو 
Jo aa‏ اله عليه و SINI‏ لقي ت فقال مالك قلت يَارَسُولَاللَهِمَارَأَيْتٌ JESENE e‏ 


Lai 


KASN JEANS ta NA NA AM ol je 25 او‎ I. ا‎ ۴ 3 


s6 


A 
1 


ENMETI EDES JA AA کايوازكدى م‎ pa 
DAR Ka NAH dala sa: LE Pel Gala KIE 
إل‎ b KN MAS dak d gkah MEN Ada gala NAN ra Laba 


قال ودر هه 


AS ANA Sasak fns‏ وشل اتذخيل قن ولا 


A 


NA KE aa gk LIAE EA TAAA 
جَوَحَرَجُنَامَعَهُ‎ ós Aaii Siaga f 


3702. Telah menceritakan kepadaku 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah 
mengabarkan kepada kami Yunus. (dan telah diriwayatkan dari jalur lain) telah menceritakan 
kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 'Anbasah telah 
menceritakan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah mengabarkan kepada kami Ali bin 
Hushain bahwa Husain bin Ali 'alaihimus salam, telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ali 
berkata, "Saya pernah memiliki seekor unta dari hasil pembagian harta rampasan perang 
Badr, pada hari itu pula Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan seekor unta dari 
bagian seperlima. Ketika hendak membina rumah tangga dengan Fatimah -putri Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam-, saya telah mengikat janji dengan seorang tukang emas dari Bani 
Qainuqa' untuk pergi bersamaku sambil membawa idzkir yang akan saya jual, sementara 
uang hasil penjualan itu rencananya saya pergunakan untuk penyelenggaraan pernikahan 
saya. Pada saat mempersiapkan barang-barang keperluan untuk kedua unta tersebut, 
seperti pelana, karung dan tali, kedua untaku tertambat di samping rumah seorang Anshar, 
ternyata saya mendapati kedua unta tersebut -setelah mempersiapkan barang-barang yang 
perlu di persiapkan- telah terpotong punuknya, terbelah perutnya dan telah terambil 
hatinya. Kedua mataku tidak kuasa melihat pemandangan itu, lalu saya bertanya, "Siapakah 
yang melakukan semua ini?" Orang-orang menjawab, "Hamzah bin Abdul Mutthalib, dan dia 
sekarang berada di rumah ini bersama-sama dengan orang-orang Anshar yang suka 
meminum minuman keras. Dia dan teman-temannya sedang dihibur oleh seorang biduan 
wanitanya, dan di antara bait sya'ir yang dibacakannya adalah, "Wahai Hamzah, ingatlah 
pada unta-unta yang montok." Maka Hamzah pun berdiri dengan membawa pedang 
terhunus. Lalu dia memotong punuk kedua unta tersebut dan ia belah perut keduanya, lalu 
hati keduanya di ambil." Ali berkata, "Kemudian saya langsung pergi menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, ketika itu beliau tengah duduk-duduk bersama Zaid bin 
Haritsah." Ali berkata, "Melihat raut mukaku, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tahu 
akan peristiwa yang menimpaku." Beliau lalu bertanya: "Apa yang terjadi denganmu?" Saya 
menjawab, "Wahai Rasulullah, demi Allah belum pernah seumur hidupku melihat kejadian 
seperti hari ini. Hamzah telah menyerang kedua untaku, dia telah memotong punuknya dan 
membelah isi perutnya. Sekarang dia berada di rumah bersama teman-temannya yang suka 
meminum minuman keras." Ali melanjutkan, "Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengambil jubahnya. Setelah mengenakannya, beliau berangkat dengan berjalan kaki, 
sementara saya dan Zaid mengikutinya dari belakang. Sesampainya di depan pintu rumah 
yang Hamzah berada di dalamnya, beliau meminta izin masuk. Para penghuni rumah pun 
memberikan izin masuk. Ternyata mereka adalah para peminum minuman keras. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mulai mencela Hamzah terhadap apa yang telah di perbuatnya. 
Pada saat itu, kedua mata Hamzah memerah dan dia juga mulai mengamati Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, mulai dari kedua lutut beliau naik hingga ke wajah beliau. Kemudian 


Hamzah berkata, "Kalian ini tidak lain hanyalah para budak bapakku." Akhirnya Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk berat. Lalu beliau 
mundur ke belakang dan akhirnya keluar. Melihat itu, kami pun pergi keluar mengikuti 
beliau." 


UEA Jaan َعَم‎ 2 JSI TAHA 2 She uk تسرد‎ ia 


Kanya RAA CTA? BLN رضي‎ 


3703. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Abbad telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah dia berkata, menyampaikan kepada kami Ibnu Al Ashfahani 
mendengarnya dari Ibnu Ma'gil bahwa Ali radliallahu "anhu pernah menshalatkan Sahl bin 
Hunaif, dia berkata, "Sesungguhnya dia termasuk pejuang Badr." 


y 


s 


Sajan da Dan BANI b PA A GN 


P4 0 
4 


1 > 3 LA AI LI چ‎ «4 CN AG وور دزت‎ 3G a 


ae Wina BPI Sai MIL AN a E a و‎ yin 


IE na na MAL aks a a Ea 


AKA A SE SEA 2 TE ج يَوْمِي‎ SENI KSB SA 


و 


BEE Ja EL a و رفم‎ K حَفْصَةَبِنْكَعْمَرَ قَصَمَت اپو‎ ES 
KIE ابو کر‎ aa NG سام‎ AA SAN 2 el POSE LIS 


0 


Ia NAN aa ang an Sab bina IE 
م شولا‎ sa ENY د گر‎ da sale Ga کک‎ BINA 


LIS 


ÁE oala pakan NP 


3704. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa dia 
mendengar Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma bercerita, bahwa Umar bin Khattab 
berkata ketika Hafshah binti Umar menjanda dari Khunais bin Hudzafah As Sahmi -ia 
termasuk di antara sahabat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang ikut serta dalam 
perang Badr dan meninggal di Madinah-, Umar berkata, "Maka aku datangi Usman bin 'Affan 
dan kutawarkan Hafshah kepadanya. Aku berkata, "Jika engkau mau, maka aku akan 
nikahkan engkau dengan Hafshah binti Umar." Utsman hanya memberi jawaban, "Aku akan 
melihat perkaraku dulu, " aku lalu menunggu beberapa malam, kemudian ia menemuiku dan 
berkata, "Nampaknya aku tidak akan menikah pada saat ini." Umar berkata, "Kemudian aku 
menemui Abu Bakr, kukatakan padanya, Vika engkau menghendaki, maka aku akan 
nikahkan engkau dengan Hafshah binti Umar." Abu Bakar hanya terdiam dan tidak memberi 
jawaban sedikitpun kepadaku. Dan kemarahanku kepadanya jauh lebih memuncak daripada 


kepada Utsman. Lalu aku menunggu beberapa malam, ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam meminangnya. Maka aku menikahkannya dengan beliau. Kemudian Abu Bakr 
menemuiku dan berkata, "Sepertinya engkau marah kepadaku ketika engkau menawarkan 
Hafshah kepadaku dan aku tidak memberi jawaban sedikitpun." Aku menjawab, "Ya." Abu 
Bakr berkata, "Sebenarnya tidak ada yang menghalangiku untuk memberi jawaban 
kepadamu mengenai apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali aku mengetahui bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sering menyebut-nyebutnya, dan tidak mungkin aku 
akan menyebarkan rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kalaulah beliau 
meninggalkannya, tentu aku akan menerima tawaranmu." 


A - A A 
3G Te A مداو‎ ? R 3 ےک ور و س 7 575 2% 2 7^ رار وس و‎ Â) 22 MAK 
ا‎ a au حَدَتَْنَامْسَلِمْ حَدَتْنَاشْعَبَة‎ 
2 Z 
4 


Sea Bip Esa 


3705. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari 'Adi dari Abdullah bin Yazid dia mendengar Abu Mas'ud Al Badri dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pemberian nafkah seseorang kepada keluarganya adalah 
sedekah." 


Op A33 PE IS EN EN AP Nee شعي‎ ca as Aou ME 


AL pal 


UK ay مَسَعُو‎ gahi JÊNG LAN MA وهو‎ AAN AA 58 Asan Aas A) 


Sen A 


NA NAA AON DEAE ڪس َه ددر اققا‎ AN 
k, راس م ل‎ Pa CAD ANGE ASC l WEA - 1 22 ےو‎ 
أبيه‎ AE IA ga بآ ی‎ NAN MIS ت‎ AKA fook eas 


3706. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri saya mendengar 'Urwah bin Az Zubair menceritakan kepada Umar bin 
Abdul Aziz dalam kepemimpinannya, "Mughirah bin Syu'bah pernah mengakhirkan shalat 
Ashar, ketika itu ia menjabat sebagai amir di Kufah, lalu Abu Mas'ud 'Ugbah bin 'Amru Al 
Anshari -kakek Zaid bin Hasan, seorang yang pernah ikut serta dalam perang Badr- dia 
berkata, "Sesungguhnya kamu tahu bahwa Jibril turun kemudian dia mengerjakan shalat, 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun shalat lima waktu." Kemudian dia 
melanjutkan, "Seperti inilah aku diperintahkan." Basyir bin Mas'ud menceritakan dari 
Ayahnya. 


SA sae Pars SAMA, JEJE EÉ 2 5633 أي مَسَعُو‎ 
KIS LS Asa Gaga ga Ae MI a on YA) 


3707. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
dari Al A'masy dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid dari 'Alyamah dari Abu Mas'ud Al 


Badri radliallahu "anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Dua 
ayat terakhir dari surat Al Bagarah, barangsiapa membacanya pada malam hari, maka ia 
akan dicukupi." Abdurrahman berkata, kemudian aku bertemu dengan Abu Mas'ud yang 
saat itu sedang thawaf di Ka'bah, lalu aku bertanya kepadanya, dia kemudian menceritakan 
(hadits tersebut) kepadaku." 


0 Ne بيع‎ NG gara AA ME IE LEAN SS ANG 55 دك يي‎ 
Tea Aya 3 Aa و لاون أشحاب لبي صل‎ 
dia N TEA PSI SAE MS A 


pie bê حَدِيٿ مَځُمو دبالو بيع‎ el مسر‎ a gd MEN Ga ya 2 Jasa 0 PAPUA 
255 Kab NG 


3708. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Mahmud bin Ar Rabi' bahwa 
'Itban bin Malik -dia termasuk dari salah seorang sahabat Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
dari Anshar, dan pernah ikut serta dalam perang Badr-, bahwa dia pernah menemui 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam." Telah menceritakan kepada kami Ahmad -yaitu Ibnu 
Shalih- telah menceritakan kepada kami 'Anbasah telah menceritakan kepada kami Yunus, 
Ibnu Syihab berkata, "Kemudian aku bertanya kepada Al Hushain bin Muhammad -dia adalah 
salah seorang yang paling mulia dari Bani Salim-, dari hadits Mahmud bin Ar Rabi' dari 'Itban 
bin Malik, lalu dia membenarkannya." 


- عو‎ PA 


A کانمن‎ Para AE apk DN AMEE Aou 5 Ata 


ra 


1١4 


4 


Ko PA AG AN jaga غم‎ KL عَم‎ SA A GAN Aa E CE 


2 


LAN 


PA‏ يَنِوَكَانَشَهِدَبَدَرَاوَهْوَ Ga AAS Tab ANE‏ اله 


3709. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin 'Amir bin 
Rabi'ah -dia adalah seorang tokoh Bani 'Adi, sementara ayahnya adalah seorang sahabat 
yang pernah ikut serta dalam perang Badr bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam-, bahwa 
Umar pernah mengangkat Qudamah bin Math'un menjadi pegawai di Bahrain, dia adalah 
seorang sahabat yang pernah ikut serta dalam perang Badr, dia juga paman Abdullah bin 
Umar dan Hafshah radliallahu 'anhum." 


LA 


MABES ENG PE ML 3 PSA حَدَكْتَاعَبدللَهِبَمْمْحَمَّدِبْنِ‎ 
ل اله صل الل‎ 2 IN SAB P eT sa 
عَلَ نَفْسِهِ‎ SUS SI NENG, a NS a 


3710. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma’ telah 
menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Malik dari Az Zuhri bahwa Salim bin Abdullah 
telah mengabarkan kepadanya, dia berkata, Rafi' bin Khadij telah memberitahukan kepada 
Abdullah bin Umar bahwa 'Umayyah -keduanya adalah sahabat yang pernah ikut serta dalam 
perang Badr-, keduanya telah mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang menyewakan tanah, lalu aku bertanya kepada Salim, "Apakah kamu juga 
melakukan penyewaan lading?" dia menjawab, "Ya, sebab Rafi' terlalu banyak membebani 
dirinya (maksudnya mengingkari perkataan Rafi' yang melarang sewa tanah secara mutlak - 
pent)." 


JG GNU aa NEELSIE NE on HERAN SIA SAS 


BA A36 يو‎ PEAN NA HAK 


3711. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Hushain bin Abdurrahman dia berkata, saya mendengar Abdullah bin Syaddad bin Al Had Al 
Laitsi dia berkata, "Aku pernah melihat Rifa'ah Al Anshari, dia adalah seorang (sahabat) yang 
pernah ikut serta dalam perang Badr." 


WA KN NET RN ESA KARAK KAA AAA 


2 Ga 


BN اير تىلۇ ر‎ PIA anaa HA aa A3 ال‎ 


LA 
£ 


SIT Re aa ae Ifon Asa siei Ajay 
25 A > 


يات بجر يهاو کان ر سول اله صلی FIT pesat SALA‏ وا علا 


P A 


AN PAR ga AA‏ ممت NAN‏ ماي عُبيَدَ اه 


SAN SSS AN A ANA AA‏ رسو ISI‏ ايهو س 
رم ت AE dg AA » # Pra‏ کا ص < 
IA Sina‏ سم AN E Ga gêng Ai‏ لاله قال قات روا LA‏ 


PA 24 A Pa و‎ 
UAN ba 


r 


Pui SALA BS ماسر‎ 
LEAN NAK CEK PR AS من‎ edan 


3712. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan Yunus dari Az Zuhri dari 'Urwah bin Az Zubair 
dia mengabarkan, bahwa Miswar bin Al Makhramah telah mengabarkan kepadanya, bahwa 
'Amru bin 'Auf -sekutu Bani 'Amru bin Lu'ai dan pernah turut perang Badr bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah bin Al Jarrah ke Bahrain untuk 
mengambil jizyahnya. Ketika itu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membuat perjanjian 
damai dengan penduduk Bahrain, beliau mengangkat Al Ala’ bin Al Hadlrami sebagai 
pemimpin mereka. Lalu Abu 'Ubaidah datang dengan membawa harta dari Bahrain, ketika 
kaum Anshar mendengar kedatangan Abu 'Ubaidah, mereka lalu shalat shubuh bersama 


Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Salam, seusai shalat beliau beranjak pergi, namun mereka 
menghadang beliau, Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Salam kemudian tersenyum saat 
melihat mereka, setelah itu beliau bersabda: "Aku kira kalian telah mendengar bahwa Abu 
'Ubaidah datang membawa sesuatu." Mereka menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Bergembiralah dan berharaplah terhadap sesuatu yang dapat memudahkan 
kalian. Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, tapi aku takut dunia 
dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kalian, lalu 
kalian berlomba-loma meraihnya sebagaimana mereka berlomba-lomba, lalu dunia itu 
membinasakan kalian seperti halnya mereka binasa." 


AN EA رضي‎ AAS عن افع‎ A PSA 


ra 


PRN A 


SS A KAA Ye LAN GAN KS 


2 
3 


3713. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Hazim dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma sering membunuh semua 
jenis ular, hingga Abu Lubabah Al Badri menceritakan kepadanya, bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang membunuh jenis ular rumah, lantas Ibnu Umar mengurungkan 
niatnya (membunuh ular rumah)." 


و 


ANGE ابن شاپ‎ bana مُوسَّى ب‎ DEA NASA GN Hoa A 
PI PAHA a ATAF SENA Pe KESAN مالك اور‎ 
OT AL - Ge a 

a a a عباس فدَاء قال و‎ Kai 


3714. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fulaih dari Musa bin 'Uqbah, Ibnu Syihab berkata, telah menceritakan 
kepada kami Anas bin Malik, bahwa beberapa orang laki-laki Anshar meminta izin kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami tinggalkan (hak harta) kami 
untuk tebusan anak saudara perempuan kami, yaitu 'Abbas". Maka beliau pun menjawab: 
"Demi Allah, janganlah kalian tinggalkan satu dirhampun untuknya." 


MEN PE BAL NAN SAE EG PE AAA gahi PENS 
KEL MEA NA aaa SAS عد تنا معدن‎ a a. AN 


PA 


SAN SENIN Gedé KANGA NG AH 


ALAN زُهْرَةَوَكَانَمِمَنَمَهِدَبَدرَامَمَرَسُولٍاللَوِصَلَّ‎ PAS se ڪ‎ an 
LES MAL من‎ KE EN Ala PAMA ا خان قال لر سول اه صلا‎ 


Hotaki AN AAA Gaal 


14 


ab a JAN ANANG EE ka LA A 


Jia jan Ka NG) ES NGANGEN PRA GAN Pata pah SANE PAK 
NG NGA as 


3715. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Az Zuhri dari 'Atha' 
bin Yazid dari 'Ubaidullah bin "Adi dari Al Miqdad bin Al Aswad. (dan diriwayatkan dari jalur 
lain) telah menceritakan kepadaku Ishag telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami saudara Ibnu Syihab dari Pamannya dia 
berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Atha' bin Yazid Al Laitsi Al Junda'i bahwa 'Ubaidullah 
bin "Adi bin Al Khiyar telah mengabarkan kepadanya, bahwa Al Miqdad bin 'Amru Al Kindi - 
sekutu Bani Zuhrah dan seorang (sahabat) yang pernah ikut serta perang Badr bersama 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam- telah mengabarkan kepadanya, dia berkata kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Bagamana pendapat tuan, bila aku menjumpai orang 
kafir kemudian terjadi tanding antara kami. Lalu ia berhasil memotong tanganku yang 
sebelah dengan pedang hingga tanganku putus. Setelah itu ia bersembunyi dariku di suatu 
pohon dan berkata, "Aku telah masuk Islam karena Allah, " bolehkah aku membunuhnya 
setelah ia mengucapkan (kalimah laa ilaaha illallah -pent)? ' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam menjawab: "Janganlah kamu membunuhnya." Miqdad 
melanjutkan, 'Wahai Rasulullah, ia telah memotong salah satu tanganku, kemudian ia 
mengucapkan kalimat itu setelah memotongnya, bolehkah aku membunuhnya? ' Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam kembali menjawab: "Janganlah kamu membunuhnya, jika kamu 
tetap membunuhnya, berarti dia berada di posisimu ketika kamu belum membunuhnya, 
sedang kamu berada diposisi dia ketika sebelum ia mengucapkannya." 


TEE ge SN AS AN داشا‎ ESA اهم‎ Meri 
رر ار‎ 3. A 4 4 
دفو جَدەقد‎ ga A3 ASUS JS NA ارمز ينر‎ A ل‎ 


WES ان کد اقاھا ا قال‎ KA NGE A ج ھل قال‎ WES IS BSA KENA 


3716. Telah menceritakan kepadaku Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Ibnu 'Ulayyah telah menceritakan kepada kami Sulaiman At Taimi telah menceritakan 
kepada kami Anas radliallahu 'anhu, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda pada waktu perang Badr: "Siapakah yang sanggup mengabarkan kepadaku 
keadaan Abu Jahal?" Maka Ibnu Mas'ud berangkat, dan didapatinya Abu Jahal telah dipukul 
rubuh oleh dua anak Afra' hingga tidak berdaya. Lalu dia berkata, "Apakah kau Abu Jahl?", 
Ibnu 'Ulayyah berkata, Sulaiman menyebutkan, "Seperti inilah yang dikatakan oleh Anas - Dia 
berkata, "Kamukah Abu Jahl?" Abu Jahal menjawab, "Apakah ada orang yang lebih mulia dari 
orang yang kalian bunuh?" Sulaiman menyebutkan, "Atau Abu Jahal mengatakan, "Yang 
dibunuh oleh kaumnya sendiri?" Abu Mijlas menyebutkan, "Abu Jahal mengatakan, "Asal aku 
tidak di bunuh oleh anak seorang petani." 


PA PEN ALE RE GE NI اعا‎ A E 


6 2 - La Ne sf 28 A, AM و‎ PER 2 
SB KEL 54 NI توو‎ MEI رضي‎ PE AE 
KIE KÉNE E SEN فَكَقِينَاجُمَرَجُلَانِصَالِحَانِشَهِدَابَرَرَ‎ LSN aa AI 


GIE ERA E se 
3717. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid 
telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Ubaidullah bin Abdullah telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Abbas dari Umar radliallahu 'anhum, "Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam wafat, aku berkata kepada Abu Bakr, "Mari kita menemui sahabat kami dari 
Anshar." Kemudian kami menjumpai dua orang shalih yang pernah ikut serta perang Badr, 
lalu aku menceritakan kepada 'Urwah bin Az Zubair, dia menjawab, "Dua laki-laki shalih 
tersebut adalah 'Uwaim bin Sa'idah dan Ma'n bin Adi." 


Kan AWANG pe Ja EA Ja jaga Hau lep KA (SS 
ae AE LIA 


3718. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim dia mendengar Muhammad bin 
Fudlail dari Isma'il dari Qais bahwa Umar biasa memberi tunjangan sejumlah lima ribu-lima 
ribu kepada setiap orang, dia berkata, "Sungguh, aku akan melebihkan lagi kepada orang 
setelah mereka." 


Lê ME NASA GAN PARAH IKEA مضو ر‎ BISA AS 


بيه قال NE‏ صل اليه و سم فر EN ALI AK, BADEAN‏ 


3719. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Muhammad bin 
Jubair dari Ayahnya dia berkata, "Saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
membaca (ayat) dalam shalat Maghrib dengan "Thuur", itulah iman pertama kali yang 
menancap di dalam hati." 


NS Wala Ika saia ا‎ 9 NIS ANTA galang AB ڪن محم دين‎ AN 


A 


َو Eni AA‏ عر ڪيا ESL ANJI NN Bagai‏ بُنْسَعِيدٍ 


AA Haa as BAE AA عت لته اڏو يغبي‎ LAN pian 


A 


“AA 


ki BER ANN gê لم‎ FAN NS, 
dea, 


3720. Dari Az Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Ayahnya, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada para tawanan perang Badr: "Seandainya Al 
Muth'im bin 'Adiy masih hidup lalu dia berbicara kepadaku untuk pembebasan orang-orang 
busuk ini pasti aku lepaskan mereka tanpa tebusan." Dan Al Laits menyebutkan dari Yahya 
bin Sa'id dari Sa'id bin Al Musayyab, "Fitnah pertama kali muncul, yaitu terbunuhnya 
Utsman, maka tidak ada seorang pun dari ahli badr yang tersisa. Kemudian muncul fitnah 
kedua, yaitu peristiwa harrah (zaman Yazid bin Mu'awiyah -pent), tidak ada seorangpun dari 
sahabat ahli Hudaibiyyah yang tersisa. Kemudian terjadi fitnah ketiga, dan fitnah itu tidak 
berkesudahan sehingga manusia (para sahabat) tidak lagi memiliki kekuatan." 


2 ر بر‎ G 2 58 Pd 2 5) r? 2 g 

LAJU SMA KENA MEI Hae ا‎ 

A I7 pa و‎ WAA و و‎ za 2 4 
BUMS NN Sa وَسَعِيدَبّنَالْمْسَيَِبِوَ‎ NENG REA NG BN 
كل عد طايقة هن لکد‎ AD a وي التي قل ا‎ EA a یت ا‎ 
طايفة مِنْ الحَدِيثْ‎ 5 aa yag Jaga e” Kadi el 
22 247 6 7 Ea e 2 e PA 2 رمه‎ N 
بِنْسَمَاقلت‎ 1 séi SI Alina اتتوس‎ SASAR AS ma SESI 
en SIN INA a 


3721. Telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Umar An Numairi telah menceritakan kepada kami Yunus bin Yazid dia berkata, 
saya mendengar Az Zuhri berkata, aku mendengar 'Urwah bin Az Zubair dan Sa'id bin Al 
Musayyab dan 'Alqamah bin Waqqash dan 'Ubaidullah bin Abdullah dari hadits 'Aisyah 
radliallahu 'anha, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan setiap dari mereka 
menceritakan kepadaku sekumpulan hadis, Aisyah berkata, "Aku dan Ummu Misthah 
bertemu, kemudian Ummu Misthah jatuh karena kainnya, lalu dia berkata, "Celakalah 
Misthah." Aku pun berkata, "Sungguh jelek apa yang kamu ucapkan, kamu telah mencela 
seseorang yang pernah ikut perang Badr." Lalu perawi menyebutkan tentang hadits ifki." 


BAN isa ALE gia ASASI SAS 


PA عن‎ 


Pd A 


As‏ للَوَصَلَ AE AI AA bka ALAN‏ سم وهو 
aa‏ و جڏ ماو AE‏ کم ر يڪم حَقَاقَالَمُوسَى balhi METE TEBET‏ 
SIBER 23‏ ُو AVI Uda AN Je‏ 


57 ر 24 Naa S7‏ 3,6 ایر قر A Ta AT. NK‏ 7 ور و 
عبد ال قَجَمِيعٌ مَنَشَهِدَبَدْرَ امن قرش PA aa je yaa‏ تمانو ن رجلاو 233323 


“ 


r% 


aLe VÁN SEL IA La VA ya LAS RSBI EK 


3722. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Fulaih bin Sulaiman dari Musa bin 'Ugbah dari Ibnu Syihab dia berkata, 
"Ini berkenaan dengan peperangan yang dialami Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
kemudian ia menyebutkan hadits. Setelah melemparkan mereka ke dalam sumur badar, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada mereka: "Apakah kalian mendapati 


apa yang dijanjikan Rabb kalian adalah benar?" Musa berkata, Nafi' mengatakan, Abdullah 
berkata, "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menyeru orang yang 
telah mati?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidaklah kalian lebih 
mendengar ucapanku daripada mereka." Abu Abdullah mengatakan, "Kemudian orang-orang 
Ouraisy yang ikut serta dalam perang Badr dikumpulkan, dan yang diberi bagian harta 
rampasan perang berjumlah delapan puluh satu orang." Urwah bin Az Zubair berkata, Az 
Zubair berkata, "Bagian (dari rampasan perang) mereka dibagi-bagi, dan mereka diberi 
seratus bagian. Wallahu a'lam." 


AMG duo 2 ko DERYA l 222a و ملاع م‎ 
SEK EA ES BE PAMA اه بمو سی اخ داه شامع‎ AL SS 


Kea P SSE ES 


3723. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Az Zubair dia berkata, "Kaum 
Muhajirin diberi seratus bagian (dari harta ghanimah Badr)." 


Bab: Kisah bani Nadlir 


SAE EA SENANG SANA figs pas 5 ga SAS 
و‎ Á 16 PA Sajak Bin PANGAN A A BAG 2 Ten BEAN 


A 


KA KANEA (GRAN sa D a 


“ 


LA 
تھ‎ 


0 وأا‎ ERSA ا‎ AAL 
AAN bia KA 


3724. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nahsr telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari 
Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dia berkata, "Bani Nadlir dan Bani Ouraidzah pernah hendak 
menyerang (Nabi). Maka Bani Nadlir diusir, dan Bani Ouraidzah tetap (berada di Madinah- 
pent) sampai akhirnya bani Ouraidlah memerangi beliau setelah itu. Maka pun beliau 
membunuh kaum laki-laki mereka, membagi-bagikan para wanita dan anak-anak, serta harta 
benda mereka kepada kaum muslimin. Namun sebagian mereka ada yang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk meminta jaminan keamanan dan masuk Islam. Dan beliau 
juga mengeluarkan seluruh kaum Yahudi yang ada di Madinah, baik itu Bani Oainuga' para 
pengikut Abdullah bin Salam, Bani Haritsah, dan semua kaum Yahudi yang ada di Madinah 
tanpa terkecuali." 


” ور‎ PAT: 2 sê pa 3. TA Ag ja E Su ی‎ 
ر بره‎ 


Pa: ES 


3725. Telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Mudrik telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Sa'id 


bin Jubair dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Abbas mengenai surat Al Hasyr, dia berkata, 
"Katakanlah surat An Nadlir." Riwayat ini juga dikuatkan oleh Husyaim dari Abu Bisyr. 


TUA? 1 و‎ ER 6 ر ميرمو لان و‎ 
D KEM AG Men سو وِحَدَكْتَامُعَكَمدٌ‎ Naa Uas 
4 A رر‎ 2 ada MAA Ai RE 3 PEN PA 
573 ذل ی ر‎ SAS Ana pas SI Sa sa Z يَجَعَللِلنّبِىَ صل الله‎ Jam) 
3726. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan 
kepada kami Mu'tamir dari Ayahnya aku mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
berkata, "Seorang laki-laki pernah memberikan sebagian kebun kurmanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, sampai beliau menaklukkan Bani Ouraizhah dan Bani Nadlir. 
Setelah penaklukan tersebut, maka beliau mengembalikan sebagian kebun kurma kepada 
laki-laki itu." 


KEMASAN رضي‎ ME ELSA Sis 
JERSEY ST Bap Sigi وَقَطعَ‎ MAN EA 


AU) 
3727. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 
An Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah membakar kebun kurma Bani Nadlir dan memotongnya, yaitu yang ada di 
Buwairah. Kemudian turunlah ayat: '(Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik 
orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya. Maka (semua 
itu) adalah dengan izin Allah) ' (Os. Al Hasyr: 5). 


A 


33 Ai وو ر ر و رو‎ TA as 
TEA نافع عكر رضي‎ Ar 6 (angen إِسَحَاقَأ‎ sa 
PEN AN NA MEN sa SIÉ mN SIS Ala : ASA 


LA 


SANI 5 2 2 A‏ چ 
AE‏ يق IE IA A ea Ph‏ 
کو KANE NASA 59 Pa EA AAS Ma al‏ 


3728. Telah menceritakan kepadaku Ishag telah mengabarkan kepada kami Habban telah 
mengabarkan kepada kami Juwairiyah bin Asma’ dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membakar kebun kurma Bani 
Nadlir, ia mengatakan, "Untuk itulah Hassan bin Tsabit mengatakan, 'Dan telah hina 
pemimpin Bani Lu'ai, kebakaran di Buwairah telah menyala-nyala.' Lantas Abu Sufyan bin Al 
Harits menjawab, "Allah melanggengkan hal itu, semua sisi terbakar oleh api, kamu akan 
mengetahui siapa di antara kita yang terdampar, dan kamu akan mengetahui mana dari 
kedua tanah kami yang membahayakan'." 


SANA ga NS Are KENA Saka GA KAYU Pi KS 


A AVERTON AAEE PR رضي‎ ANG عم‎ 


و عو به م 


Ə aa ské gái jai: EA قال د‎ sa 2335 


an 


PAG Kelapa بيني وَبَيسَهَذَاوَ‎ ina Ail D 
Gan SAN LAN AE PE LAS رقا‎ A AS D sa IPA KANANG 


LA 


HN Ben A قال‎ sakehe ار‎ e 
AT 2 ر صر‎ A TANG 8 + م وم‎ > BAL 0034 En 
وسم قا للا ورت ماكر كُتَاصَدَكَةيُرِيدُِدّلِكَ‎ AE ALAS NAHAN 315 


east MA JA ALS Ag speeder Ga ui NGA Laki 
KESAN PAN Ann Eb NENG SNG NGA As sa 
JEANS JL JR ab deras KAPAN AI 


BI SAE KE ) لوقديك‎ SIN ja yana aa PSK 
Ls AAN AS TM s JANGAN ên ALAN قل‎ 
Kena فی عل‎ bas la sala NAN للدم ال‎ 233 SEL a #5 وَقَسََهَافيڪَمَ‎ 
TIA NTE SS ISU IN Jalanan 


3. 


ANA SANA SA I a sak EN AG‏ قمص 


er 


az کا‎ 


LA 


Sen NANG Serasa ا‎ nta 
CN اشد ايوق‎ SSU فيه ماقو لانو‎ SAK 


A 2 < BA PA 
Kas Jan giyak AK la واي بكر‎ PAM عليه‎ AE SANA XS 
$, ل‎ Ta IA عَمِلَفِبورَسُو‎ 


DAs A A 4 


A 4 r 
Ia KE يعني‎ sd. Wb ESA USÉ USS GK 
BEE BUS UBIN NASA Sab NN Le ME A 


.. 
P er 


A 


Aa BEAN Je ND gen saen Jai Gang ASAS 
USA SAN CAN EN LA ISA Eh ine وأو بكر‎ 


م 2*2 سس 


BALA Haha ANA Be اله اَي‎ BAK REAL Sada 
BE LEMARI JAS ANE BEA ALAN حى قو م‎ 


gate Bn Sua Den y ا‎ RON AE P ال‎ 


JENG babas أي‎ rerata para UN ala PENA 


A 


MAAN Te AN AERC قينا‎ KAN TA AAA Oral Az ajaa baa 
4 PAK Pe sa e 3 27 7 8. 

KAS آلُمُحَمَدِصلَ‎ IL MG SSL BS SNI ga as 

SRS BIS Adaa SA Je 44 وَسَلَّمِفيِهَدَاالْمَلِكَاتتَيَى‎ : 


AAA Wing an SAN‏ یر ڪس بن عل رید مون ن عل يدعي 


0 


DJ AAS ريدن سنو هي‎ AAN IS USS ين حَسن‎ INA Gina o 


A 
z 4 
7 4 - 2, 2 
sr Ne و‎ KAN - 
Wis ha galah 


3729. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Malik bin Aus bin Al 
Hadatsan bahwa Umar bin Al Khattab radliallahu 'anhu pernah memanggilnya, setelah itu 
penjaga pintunya, Yarfa, datang melapor, "Apakah anda mengizinkan Utsman, 
Abdurrahman, Zubair dan Sa'd untuk masuk?" Umar menjawab, "Ya." Kemudian penjaga 
pintu menyuruh mereka masuk, tidak lama kemudian penjaga pintu datang lagi dan berkata, 
'Apakah anda mengizinkan Abbas dan Ali untuk masuk?" Umar menjawab, "Ya." Ketika 
keduanya telah masuk, Abbas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah antara kami 
dengan orang ini." Ketika itu mereka tengah berselisih masalah harta yang Allah karuniakan 
kepada Rasul-Nya shallallahu "alaihi wasallam, yakni berupa harta milik Bani Nadlir hingga 
keduanya saling mencela. Sebagian kelompok berkata, "Wahai Amirul mukminin, buatlah 
keputusan untuk keduanya, dan legakanlah salah seorang di antara keduanya." 'Umar pun 
berkata, "Tenanglah kalian! Dan aku minta kepada kalian, demi Allah yang dengan izin-Nya 
langit dan bumi tegak, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Kami tidak mewariskan. Dan apa-apa yang kami tinggalkan menjadi 
sedekah." Yang beliau maksudkan (dengan kata kami) adalah diri beliau sendiri. Mereka 
menjawab, "Ya, beliau telah bersabda demikian." Maka 'Umar kembali menghadap dan 
berbicara kepada 'Ali dan 'Abbas, "Aku minta kepada kalian berdua, demi Allah, apakah 
kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda 
seperti itu?" Keduanya menjawab, "Ya, beliau telah bersabda seperti itu." Umar kemudian 
melanjutkan, "Untuk itu aku akan menyampaikan kepada kalian tentang masalah ini. 
Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dalam 
masalah fa'i ini sebagai sesuatu yang tidak Dia berikan kepada siapapun selain beliau." Lalu 
Umar membaca firman Allah: "(Dan apa saja yang dikaruniakan Allah berupa fa'i (rampasan 
perang) kepada Rasul-Nya dari (harta benda) mereka... -hingga firmanNya- dan Allah Maha 
berkuasa atas segala sesuatu) ' (Os. Al Hasyr: 6), ayat ini merupakan pengkhususan untuk 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Demi Allah, tidaklah beliau mengumpulkannya 


dengan tidak memperhatikan kalian dan juga tidak untuk lebih mementingkan diri kalian. 
Sungguh, beliau telah memberikannya kepada kalian dan menyebarkannya di tengah-tengah 
kalian (kaum Muslimin) hingga sekarang masih ada yang tersisa dari harta tersebut. Dan 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah memberi nafkah belanja kepada keluarga beliau 
sebagai nafkah tahunan mereka dari harta fa'i ini, lalu sisanya beliau ambil dan dijadikannya 
sebagai harta Allah, beliau sudah menerapkan semua ini samasa hidup beliau. Kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat, lalu Abu Bakr berkata, 'Akulah wali Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam." Maka Abu Bakr pun mewenangi harta itu, kemudian ia 
mengelolanya seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
saat itu kalian juga ada." Kemudian Umar menghadap ke arah arah Ali dan Abbas, dia 
berkata, "Kalian berdua juga ingat bahwa dalam mengelola harta itu sebagaimana yang 
kalian berdua katakan, sungguh Allah juga Maha tahu, bahwa dia adalah orang yang jujur, 
bijak, lurus dan pengikut kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakr, lalu aku berkata, 
'Aku adalah pengganti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakr, ' dan aku 
berwenang untuk mengelola harta tersebut hingga dua tahun dari kepemimpinanku, aku 
mengelolanya sebagaimana yang dikelola Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu 
Bakr. Dan Allah juga mengetahui bila aku adalah sosok yang jujur, bijak, lurus dan pengikut 
kebenaran, lalu kenapa kalian datang kepadaku dan berbicara kepadaku padahal ucapan 
kalian satu dan maksud urusan kalian juga satu. Engkau, wahai 'Abbas, kau datang kepadaku 
lalu aku katakan kepada kalian berdua, 'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Kami tidak mewariskan. Apa-apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah." Setelah 
jelas bagiku bahwa aku harus memberikannya kepada kalian berdua, maka aku akan 
katakan, Jika memang kalian menghendakinya aku akan berikan kepada kalian berdua, 
namun kalian berdua harus ingat akan janji Allah dan ketentuan-Nya, yaitu kalian harus 
mengelola sebagaimana yang pernah dikelola Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Abu 
Bakr lakukan dan juga apa yang telah aku lakukan sejak aku memegang kekuasaan ini, jika 
tidak, maka kalian jangan mengatakan sesuatu kepadaku, jika kalian berdua mengatakan, 
"Berikanlah kepada kami, " maka dengan ketentuan seperti itu, aku akan berikan kepada 
kalian berdua. Apakah kalian berdua hendak merubah ketentuan selain dari itu? Demi Allah, 
yang dengan izin-Nya langit dan bumi bias tegak, aku tidak akan memutuskan dengan 
keputusan selain itu sampai tiba hari Kiamat, seandainya kalian berdua tidak sanggup 
atasnya maka serahkanlah kepadaku karena sungguh aku akan mencukupkan kalian berdua 
dengannya (harta itu)." Perawi berkata, "Lalu aku sampaikan hadits ini kepada 'Urwah bin Az 
Zubair, dia menjawab, "Malik bin Aus benar, aku juga pernah mendengar 'Aisyah radliallahu 
'anha, isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, berkata, "Para isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah mengutus Utsman menemui Abu Bakr untuk meminta seperdelapan dari 
harta yang telah Allah karuniakan kepada Rasul-Nya shallallahu "alaihi wasallam, lalu aku 
menolak mereka, aku katakan kepada mereka, "Apakah kalian tidak takut kepada Allah? 
Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: 
"Kami tidak mewarisi, dan yang kami tinggalkan adalah sedekah -yang beliau maksud dengan 
(kami) adalah diri beliau sendiri-, sesungguhnya keluarga Muhammad makan dari harta ini." 
Maka para isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berhenti pada apa yang telah disampaikan 
oleh Aisyah kepada mereka." Urwah berkata, "Maka harta sedekah ini ada di tangan Ali, 
sementara Ali mencegah Abbas dari harta tersebut, dan dapat mengalahkannya, kemudian 
beralih ditangan Hasan bin Ali, kemudian berpindah ketangan Husain bin Ali, kemudian 
berpindah ke tangan Ali bin Husain, kemudian Al Hasan bin Al Hasan, keduanya saling 
bergantian, kemudian berpindah ke tangan Zaid bin Hasan, dan sesungguhnya itu 
merupakan sedekah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


-2% < 
EST P 


Ra 200 س دو کو ر ر و‎ Ns 2 Gl, < a AA 2 02 259, 
kab bb AA As NE Jana LAS هشام‎ Aga بر اھ بن مو‎ UAS 
مي ا‎ a و‎ IN مد و‎ TPI Tap ر‎ ANG NA An {z Á 

PIENE aga Ik Na SESI SEA و‎ YEN AE 
GOP سد ور‎ UTA ر ي لاي عا ر ےہ‎ AKP Kn en BN ر و‎ 2 a Z 2 
AR SA TTS GUSI SAS SAS قوللا ئو‎ GEA صل‎ AN EK بكر‎ 


LA 


DAH AKA sad EN اله صل‎ gana مالو اله ر‎ 


3730. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah 
bahwa Fatimah 'alaihis salam dan 'Abbas menemui Abu Bakr, keduanya menuntut bagian 
harta warisan mereka, yaitu berupa tanah di Fadak dan saham dari perang Khaibar, maka 
Abu Bakar berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kami tidak 
diwarisi, harta yang kami tinggalkan menjadi sedekah, keluarga Muhammad hanya makan 
dari harta ini." Maka demi Allah, kerabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih aku 
cintai untuk aku jalin hubungan dengannya daripada kerabatku sendiri." 


Bab: Terbunuhnya Ka'b bin al Asyraf 


18 £ KESAN 0 AA 2 4 SRA 22 QAZA 153, 5 wg 2 ر را‎ 
IE اهرضي الما يفو‎ ENI ALA E SEN TENIS ia SAS 


l و‎ 
Pd IM e 
ود و سم‎ 2 


Lans 2 272 زو‎ a ag a PAN ا‎ ya: 
رسو ل الله صل الله يهو چ من لعب بن الآشرّف فإنهقد اذیا‎ 


La 


AG NG) NY GN أن أف قال‎ LAH اسول‎ Iban 
ALAN I NG ah ck A AA | BEE 55) a ja M aan 
DANA IE صم‎ sg NG) IS Seni AWAS JA 
Ka gased sientas ag SIG AA A in 
Kasa sa NIN IBAN عم ارون‎ 3 sas IR 
PALI AN SAN هنك ذس اء تاوائ ت امل الع قال قار هو‎ Sa كَانُوا‎ 


PAN 


wa 
, 74 ور‎ Ka KI 0 As Ke Nat aa pa a’ و ر و يوي‎ 4 
تانر هنك اللا مه قال سفيان يعني‎ JEANS Selena aa PJ, eng 


\ N 


2 3 anna KIRANG AM NG عور‎ A Peri A Sd (3 وو‎ mg Ta 
SANA ALA aa glana aG BE E السَّلا‎ 
< CN AT AP 223 ENEAS : ري م‎ BI NK و 2ےا‎ AR 4 
J gal مُحَمَدَبْنْمَسْلَمَهُوَأخِي‎ pakan) Jaba AJ eja 
A g 2 


9 A . AG 2 A, ا ص‎ e و‎ 3 
Kea aa ENEA ar METE قال عير عَم رو‎ 
- و‎ < A Ag 7 اي‎ du se 2 sasa 4 
جُلَونقيل‎ gana ak Aa MASA JS لا جاب قال و‎ Jah ab) دعي‎ Ha ابو ا لةه الڪ ر‎ 


ZE 22 عو‎ s23 4 ST ار‎ EA 37 AKAL ره‎ 1 
PEN جين قال غير مرو‎ GARA AS 5 JAS IG Parani ت مى‎ IE 382 Pera 


A EGA LI Ma PARA ALIUS FISE 3 33 l 5 


A 2 رور‎ 


= A WAH بوه‎ pe êh baa pera LISA AA i56% 
Ngak sabik o 235 KA 3s 3 قاد‎ Pes 


AAN 


rd 


AAN TA a 4 0 y e 
s ka sake 


3731. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Amr berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapakah yang akan membunuh Ka'b bin 
Asyraf yang telah durhaka kepada Allah dan melukai Rasul-Nya?" Maka Muhammad bin 
Maslamah berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, sukakah anda jika aku yang akan 
membunuhnya?" beliau menjawab: "Ya." Muhammad bin Maslamah berkata, "Izinkan aku 
untuk mengatakan sesuatu." Beliau bersabda: "Katakanlah." Setelah itu Maslamah 
mendatangi Ka'b, lalu dia berkata, "Sesungguhnya laki-laki itu (maksudnya Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam -pent) telah meminta sedekah kepada kami padahal kami dalam keadaan 
susah, oleh karena itu aku datang kepadamu untuk berhutang." Ka'b berkata, "Dan juga - 
demi Allah- kalian akan bosan kepadanya." Maslamah berkata, "Sesungguhnya kami telah 
mengikutinya, dan kami tidak suka meninggalkannya hingga kami mengetahui akhir 
kesudahannya, dan kami hendak meminjam satu atau dua wasag." 'Amru tidak hanya sekali 
menceritakan kepada kami, namun ia tidak menyebutkan 'satu atau dua wasag'. Atau, aku 
berkata kepadanya, 'satu atau dua wasag'." Perawi berkata, "Seingatku dalam hadits 
tersebut disebutkan 'satu atau dua wasag'." - Ka'b bin Al Asyraf menjawab, "Baiklah, akan 
tetapi kalian harus memberikan jaminan kepadaku." Mereka menjawab, "Engkau harus kami 
beri jaminan apa?" Ka'b menjawab, "Gadaikanlah isteri-isteri kalian." Mereka menjawab, 
"Bagaimana kami harus menggadaikan isteri-isteri kami, sementara kamu adalah orang yang 
paling rupawan di Arab." Ka'b berkata, "Kalau begitu, gadaikanlah puteri-puteri kalian." 
Mereka berkata, "Bagaimana kami harus menggadaikan puteri-puteri kami, nantinya mereka 
akan dihina orang-orang dan dikatakan, 'Mereka telah digadaikan dengan satu atau dua 
wasag, ' hal ini akan membuat kami terhina, akan tetapi kami akan menggadaikan la'mah 
kami." -Sufyan mengatakan: maksudnya adalah senjata- Kemudian mereka membuat 
perjanjian untuk bertemu kembali, di suatu malam Maslamah bersama Abu Na'ilah -ia 
adalah saudara sepersusuan Ka'b- datang menemui Ka'b, lalu Ka'b mengundangnya untuk 
masuk ke dalam benteng, setelah itu Ka'b turun menemui mereka. Isteri Ka'b berkata 
kepadanya, "Kemana engkau hendak keluar pada saat seperti ini?" Ka'b menjawab, "Dia 
adalah Muhammad bin Maslamah dan saudaraku Abu Na'ilah." -Selain 'Amru menyebutkan, 
"Isteri Ka'b berkata, "Aku mendengar suara seperti darah menetes." Ka'b menjawab, "Dia 
hanyalah saudaraku, Muhammad bin Maslamah dan saudara sepersusuanku Abu Na'ilah. 
Sesungguhnya sebagai seorang yang terhormat, apabila dipanggil, maka ia akan 
menemuinya walaupun di malam hari." Perawi berkata, "Kemudian Muhammad bin 


Maslamah memasukkan (ke dalam benteng) dua orang bersamanya." -Dikatakan kepada 
Sufyan, "Apakah 'Amru menyebutkan nama mereka?" Ia menjawab, "Amru hanya 
menyebutkan nama sebagian dari mereka." 'Amru berkata, "Ia datang dengan dua laki-laki." 
Sementara yang lain mengatakan, "Abu Abs bin Jabr, Al Harits bin Aus dan 'Abbad bin Bisyr." 
'Amru mengatakan- la datang bersama dua orang laki-laki." Maslamah melanjutkan, 
"Sungguh, aku akan meraih rambut kepalanya dan menciumnya, jika kalian melihatku telah 
berhasil menguasai kepalanya, maka mendekatlah dan tebaslah dia." Sesekali Maslamah 
berkata, "Kemudian aku akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk menciumnya." 
Ketika Ka'b turun untuk menemui mereka, dan bau minyak wanginya mulai tersebar, 
Maslamah berkata, "Aku belum pernah mencium aroma wangi yang lebih bagus dari ini." 
Selain 'Amru menyebutkan, "Aku memiliki minyak wangi wanita arab dan lebih sempurna 
dikalangan Arab." 'Amru mengatakan, "Maslamah berkata, "Apakah engkau mengizinkanku 
untuk mencium kepalamu?" Ka'b menjawab, "Silahkan." Kemudian Maslamah menciumnya 
dan diikuti oleh sahabat-sahabatnya." Setelah itu Maslamah berkata lagi, "Apakah engkau 
mengizinkanku lagi?" Ka'b menjawab, "Silahkan." Ketika ia telah berhasil menguasainya, 
Maslamah berkata, "Mendekatlah." Maka mereka langsung membuhnya, setelah itu mereka 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengabarkan kepada beliau." 


Bab: Terbunuhnya Abu Rafi' bin Abdullah 


AA, £ aa Ea PEN AST AS SAS إِسَحَاقُ ب صر‎ i 
KA sidak Was - 3 zi 2A مول مدعل ا‎ 5 A SSB LEAN بن عَازِ ب رضي‎ 
وَهْوَمَايم فتاه‎ San بُنْعَتيك بب‎ AI 


3732. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Nashr telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah dari Ayahnya dari Abu Ishaq 
dari Al Barra’ bin 'Azib radliallahu 'anhuma, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah mengutus sekelompok orang kepada Abu Rafi', kemudian pada malam hari 
Abdullah bin 'Atik masuk ke dalam rumahnya dan membunuhnya saat ia sedang terlelap 
tidur." 


حدما يو سف بن مو سی ANA‏ بن مو سى JÊNG GAN AE‏ 
AIA‏ ايهو d) ka‏ ي ر افع او دي ر جال من Dena ALE‏ 
gi AKA Ass R a‏ غاد AMG‏ ُي ن LIA an 35 AE‏ 


\ Na jaan Pa ANG NG e امو‎ 


G 55, مگ‎ Ee TE Ta 56 si لا‎ st {za 3 Las y 
A - D Aa 4 21 
Aa ZZA ےار و‎ j A Z 


Ja AENEAN PES YEL 07 P يفضي حَاجَةٌ‎ 
7 Z7 A 


Las NG SEE GEA فك‎ AA ME GESER BA IE SI 


A? 


Gas 


Pr 


JNE KUA SATANG KAEN گان ابو ر‎ SE SE 


212% 


\ و روا يم يحصو‎ Sa NAK AAN DN KAHANAN. 


< Gr 


Wee: iya ENG, aco ba ES 0 ES Sa 


“ 


DA LA 


a a Bet Li Jati بم ريشيف و‎ E pel oat D 
KANG ga تابار‎ PANGAN ISA Fan NAS Saya ¿4-5 
CELL PEN A aS pi NGA IIS A 
SEA SS Pena jei, o boisi Saba ALAN 


r % r r 


2 


27 we 


EE ETEEN LAK fisy iais 


Z 


g 


KELAS i STANG NAi a Sa 
a 2 2$ SN AL > 25 Z AS ور‎ A Su 2 WNN ل | ع اأس‎ 
AKARANA NG AJI Bea Sd ME اذيك قَامَالنَاعِيعَل السّورٍ‎ Ls 


LA 
A ADA 


EL gate LNG Saat, يت إل التي صل ال‎ bg NG JASA 
kaga Kemas, 


3733. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami 
'Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Abu Ishaq dari Al Barra bin 'Azib dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus beberapa sahabat Anshar kepada seorang 
Yahudi bernama Abu Rafi', dan beliau menunjuk Abdullah bin "Atik untuk memimpin mereka. 
Abu Rafi' adalah seorang laki-laki yang selalu menyakiti Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam dan membantu musuh untuk menyerang beliau, dia tengah berada di bentengnya 
yang berada di wilayah Hijaz. Ketika para sahabat tersebut telah dekat dengan (bentengnya) 
-yaitu ketika matahari hampir terbenam dan orang-orang telah kembali dari gembalaannya-, 
maka Abdullah berkata kepada para sahabatnya, "Diamlah kalian di tempat kalian masing- 
masing, sesungguhnya aku akan berusaha masuk tanpa sepengetahuan penjaga pintu, 
mudah-mudahan aku bisa masuk." Setelah itu dia pergi hingga mendekati pintu (gerbang), ia 
menutup kepalanya seolah-olah orang yang sedang buang hajat. Ketika orang-orang telah 
masuk, maka penjaga pintu berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, jika kamu ingin masuk, 
maka masuklah, sesungguhnya aku akan menutup pintu gerbang." Lalu aku masuk dan 
bersembunyi, ketika orang-orang telah masuk, pintu gerbang pun ditutup, kemudian kunci 
pintu gerbang digantungkan di atas gantungan kunci." Abdullah berkata, "Lalu aku bangun 
ke tempat mereka meletakkan gantungan kunci, aku pun megambilnya, dengan cepat aku 
membuka pintu gerbang. Sementara itu Abu Rafi' sedang bergadang bersama orang-orang, 
yaitu dalam sebuah kamar miliknya di tempat yang agak tinggi. Ketika orang-orang yang 
bergadang bersamanya telah pulang, aku langsung naik ke rumahnya, setiap kali aku 
membuka pintu, maka aku langsung menutupnya dari dalam, aku berujar, "Jika mereka 
memergokiku, maka mereka tidak akan menemukanku hingga aku berhasil membunuhnya." 
Lalu aku mendapatinya ia berada di tengah keluarganya, yaitu di rumah yang sangat gelap, 


sampai aku tidak tahu dimanakah dia berada." Aku pun berseru, "Wahai Abu Rafi'!" dia 
berkata, "Siapakah itu?" ia lalu bergerak ke arah suara, dan aku langsung menebasnya 
dengan pedang, karena saat itu aku sangat gugup, maka tebasanku tidak sampai 
membunuhnya dan ia berteriak sekeras-kerasnya. Lalu aku keluar dari rumah dan aku 
menunggu dari luar tidak terlalu jauh, kemudian aku masuk menemuinya kembali. Aku 
bertanya, "Aku mendengarmu berteriak, ada apa sebenarnya wahai Abu Rafi'?" dia 
menjawab, "Kecelakaan bagi ibumu! Sungguh, seseorang masuk ke dalam rumahku dan 
berusaha menebasku dengan pedang." Abdullah berkata, "Kemudian aku kembali 
menebasnya hingga ia terluka parah, namun aku belum sempat membunuhnya, kemudian 
aku tusukkan pedang ke perutnya hingga tembus ke punggungnya, setelah itu aku yakin 
bahwa aku telah membunuhnya. Kemudian aku pergi lewat pintu demi pintu hingga aku 
sampai ke anak tangga hingga kakiku merasa telah menyentuh permukaan tanah. Dan pada 
malam itu aku terjatuh di malam yang cahaya bulan sangat terang, dan kakiku pun patah, 
kemudian aku pun membalutnya dengan kain surbanku. Setelah itu aku pergi perlahan 
sampai aku duduk di depan pintu gerbang, aku berkata kepada sahabat-sahabatku, "Aku 
tidak akan keluar dari benteng ini sampai aku tahu bila aku benar-benar telah 
membunuhnya." Ketika ayam jantan mulai berkokok, seseorang pembawa berita kematian 
berdiri dan berkata, "Aku umumkan bahwa Abu Rafi', saudagar dari Hijaz telah meninggal 
dunia." Lalu aku menemui sahabat-sahabatku dan berkata, "Mari kita pergi menyelamatkan 
diri, karena Allah telah membunuh Abu Rafi'." Setelah sampai di hadapan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam hal itu pun aku beritahukan kepada beliau, lantas beliau pun bersabda: 
"Bentangkanlah kakimu." Lalu aku membentangkannya, lalu beliau mengusapnya, seakan- 
akan kakiku tidak merasakan sakit." 


عن عحمان شرع قو ابن إبر ايم بن يو سف عن ا بيذ عن ابي 


A 


EA AES‏ برضي Sada ISA Jo PISA‏ افع 


A 


BAE IR مَعَهمْقَانَطَلَفُواحَتَى دمَوَامِنَالَحِصَنِ‎ NG pain عد اله ن‎ e ig ANAKÉ 


0 م ر ر و3‎ Z 


Ga A A معو‎ WL عو م‎ a BA 0 
محر جُوا‎ NGANG | gahi JSI BI LELE an FS عَتِيكِ‎ 
KELAPA padi جن ت‎ SELASA JAG z ENE Ali 


2 


ps KAN PA EN AE Kaja من اران ينكل كين‎ A 


SME AR Sana 
s gag Chai SEL AN ES JELAS KANG 
اب‎ SANA BELA PA AN phaisti 
JAN aah SALE AI AN Peni 
Baa, الوك قاض‎ BELAKA NARA AJB GELAS ja AS 


دو و 4 LA‏ 


AE Ke DINI NIS ا‎ 385 Denga daa “ara 
ATA LS dbs JE AKA KANG BA Sa 


Pd ra 


4 [4 A 
“ r 7 


37 ae alas 3 AS 56 2 Ab مُسَكَلَقِعَلَ‎ gah salaka ge né pê 
At BASA AK Ai PAT NEURE my ora e 


ra 


VI ESAI LA ALI AA, 


A Wd 4 D‏ ر 


- 2 Zai aa ani 2 » “ 2 hp... ر ا‎ 56 
PAN a NG SEA 
WA ZAH - r أ‎ Tx - 

BA 2 9 Ar BISA JA SANGA aa 


3734. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Utsman telah menceritakan kepada kami 
Syuraikh -yaitu Ibnu Maslamah- telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf dari 
Ayahnya dari Abu Ishag dia berkata, aku mendengar Al Barra bin 'Azib radliallahu 'anhu, dia 
berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah mengutus beberapa orang, 
sementara Abdullah bin Atik dan Abdullah bin 'Utbah ikut bersama mereka. Kemudian 
mereka berangkat hingga mendekati benteng pertahanan, Abdullah bin "Atik lalu berkata 
kepada mereka, "Diamlah kalian di sini, aku akan berusaha masuk (benteng) dan mengintai 
mereka." Abdullah bin "Atik melanjutkan, "Maka aku bergerak mendekati supaya bisa masuk 
benteng, ternyata mereka kehilangan keledai-keledai mereka, lalu mereka keluar (benteng) 
sambil membawa lentera untuk mecarinya. Karena khawatir ketahuan, maka aku pun 
menutup kepalaku dan duduk seolah-olah seperti orang yang sedang buang hajat. Penjaga 
pintu (mereka) berseru, "Barangsiapa ingin masuk, masuklah, sebelum kami menutup pintu." 
Aku langsung masuk dan bersembunyi di kandang keledai persis di samping pintu gerbang. 
Ternyata orang-orang tengah makan malam bersama Abu Rafi', mereka berbincang-bincang 
hinga larut malam, setelah itu mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Ketika 
keadaan menjadi lengang dan aku tidak lagi mendengarkan adanya gerakan, akupun keluar." 
Abdullah melanjutkan, "Aku sempat melihat penjaga pintu meletakkan kunci gerbang di 
lubang dinding, aku langsung megambilnya dan membuka pintu gerbang." Abdullah berkata, 
"Aku sempat berkata, "Sekiranya orang-orang memergokiku, maka aku akan bergerak 
mengendap-endap." Setelah itu aku menuju ke pintu rumah-rumah mereka dan menutup 
pintu dari dalam, aku lalu naik ke rumah Abu Rafi' melalui tangga, dan ternyata rumahnya 
sangat gelap sebab lampu-lampunya telah dipadamkan, hingga aku tidak tahu dimanakah 
posisi Abu Rafi' berada. Aku kemudian berseru, "Wahai Abu Rafi'!" dia menyahut, "Siapa 
itu?", dia kemudian pergi menuju sumber suara, dan aku pun langsung menebasnya, namun 
tebasanku tidak berpengaruh apa-apa hingga dia dapat berteriak." Abdullah melanjutkan 
perkataannya, "Setelah itu aku menemuinya kembali seolah-olah aku baru saja bangun tidur, 
aku (pura-pura) bertanya, "Kenapa denganmu wahai Abu Rafi'?" -ketika itu aku merubah 
suaraku- dia menjawab, "Celaka, aku heran ada seseorang yang masuk dan ingin menebasku 
dengan pedang." Kemudian aku menghadapnya dan langsung menebasnya sekali lagi, 
namun tidak sampai membunuhnya, dia langsung berteriak hingga isterinya terbangun." 
Abdullah melanjutkan, "Aku merubah suaraku, seperti orang yang baru saja bangun tidur, 
ternyata Abu Rafi' telah terlentang, aku langsung menusukkan pedang ke perutnya hingga 
tembus ke punggungnya, lalu aku putar (pedang tersebut) hingga aku mendengar suara 


tulangnya, setelah itu aku keluar dengan sempoyongan sampai tiba ditangga. Saat aku 
hendak turun (lewat anak tangga), aku terjatuh hingga kakiku cidera. Setelah membalut 
kakiku yang terluka, aku kemudian menemui para sahabatku dengan berjalan pincang, 
kukatakan kepada mereka, "Pergi dan sampikanlah berita ini kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, sungguh aku akan tetap di sini sampai aku mendengar langsung orang yang 
mengumumkan berita kematian." Ketika waktu subuh tiba, seorang pembawa berita 
kematian naik ke tempat yang agak tinggi dan berseru, "Aku umumkan kematian Abu Rafi'." 
Lalu aku berdiri dan berjalan tanpa ada sedikitpun ganjalan di hatiku, aku menjumpai para 
sahabatku sebelum mereka datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku 
memberitahukan kabar gembira ini kepada beliau." 


Bab: Pertempuran Uhud 


AN SAS‏ اهي يمو IKEA ga‏ هاب MEI EA Kep MEI‏ رضي اله 


CAN aa Bin یل آخدبر اس‎ Penta, Peran GILA Jo AN JET 


3735. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda pada perang 
Uhud: "Ini Jibril, ia sedang memegang kepala kudanya yang dilengkapi dengan peralatan 
perang." 


HR SE BEI, MG gas TE WAH Naé PENA NYA 


Ke Gada sa 2 AIN ea DETA EA 
KARTE ANAIE ibo PAN TN AS ماني سين‎ 
SARAN هداو‎ Aa ASIA Aa Sgp is 


2 
r 


si هَاقَالَفَكَانَتٌ آخر‎ ANEH AE AN LI ڪيڪ اندر واو‎ 
Ahn SA ASI 


3736. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah mengabarkan 
kepada kami Zakariya bin 'Adi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Al Mubarrak dari 
Haiwah dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menshalati para korban Uhud setelah delapan tahun, 
seolah-olah seperti perpisahan antara orang yang hidup dengan orang yang telah mati. 
Kemudian beliau naik mimbar seraya bersabda: "Sesungguhnya aku mendahului kalian, dan 
aku adalah saksi atas kalian. Sungguh, yang dijanjikan bagi kalian adalah telaga, dan aku 
benar-benar telah melihatnya di tempatku ini. Aku tidak lebih khawatir terhadap syirik yang 
kalian perbuat, akan tetapi aku sangat khawatir terhadap dunia yang akan kalian 
perebutkan." 'Uqbah berkata, "Dan itu adalah terakhir kali aku melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 


DS KIEN PAMA, عَ نَأ إِسَحَاقَ‎ Jan ANE سى‎ AAS kena 


NAN saga Aa AA pns 


PA AAEE NEE WA يشو‎ Sang Sagu a A 
وَالْعَنِيمَةَ‎ Sana EAEE aa PERSARAAN ¿s5 


27 a 


ak BN 2 AKNG aga ATI ALA AS الْعَنِيمَةَقَكَالَء‎ 
ASI ANA EN JG تياو امرف أَبُو‎ garané 


A 


z ot 


PA اكَلَوَ کاو‎ NGA NGALANG 51 BANGIL جيبو‎ TES 63 
IS IBI AG JA KEN ANAN LE Ik IN 
4 


PA - 
2 £ 


SANGE AJE JAN الوا انق ل قال فو لوا‎ a AE LAN 
JAN EN RN ل قال قىل‎ IN NE La Aa ga : AAA ANG 


JSI a NA aa ا‎ agan 


3737. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Abu Ishag dari Al 
Barra radliallahu "anhu, dia berkata, "Suatu ketika kami bertemu pasukan Musyrikin, lalu 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam menempatkan pasukan pemanah di bawah komando 
Abdullah. Beliau berpesan: "Diamlah kalian di sini, walaupun kalian melihat kami menang 
atas mereka, janganlah kalian meninggalkan tempat ini, dan jika kalian melihat kami kalah, 
janganlah kalian (pindah tempat) untuk menolong kami." Ketika perang mulai berkecamuk, 
maka pasukan musuh dapat dipukul mundur hingga aku melihat para wanita berlarian ke 
gunung hingga tersingkap betis mereka dan tampaklah gelang kaki mereka. Lalu kaum 
Muslimin (pasukan pemanah) berebut mengambil (ghanimah) sambil berkata, "Ghanimah, 
ghanimah!" Abdullah pun akhirnya berteriak, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah 
berpesan, janganlah kalian meninggalkan tempat kalian!" Namun mereka tidak peduli, ketika 
mereka tidak memperdulikan wasiat Nabi, maka wajah mereka menjadi terseret (kocar 
kacir) hingga menyebabkan tujuh puluh sahabat gugur, kemudian Abu Sufyan naik ke tempat 
yang tinggi dan berseru, "Apakah di antara kalian ada Muhammad?" beliau bersabda: 
"Jangan dijawab." Abu Sufyan kembali bertanya, "Apakah di antara kalian terdapat Abu 
Ouhafah?" Beliau bersabda: "Jangan dijawab." Dia kembali bertanya, "Apakah di antara 
kalian terdapat Ibnul Khattab?" Abu Sufyan melanjutkan, "Sesungguhnya mereka telah 
tewas, sekiranya mereka masih hidup, tentu mereka akan menjawabnya." Ternyata Umar 
tidak dapat menahan dirinya dan berkata, "Kamu telah berdusta wahai musuh Allah, Allah 
akan tetap membuat kalian terhina." Abu Sufyan berkata, "Tinggilah Hubal." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jawablah." Para sahabat bertanya, "Apa yang harus 
kami katakan?" Beliau bersabda: "Katakanlah, 'Allah lebih tinggi dan lebih mulia'." Abu 
Sufyan kemudian berkata, "Kami memiliki 'Uzza sementara kalian tidak memilikinya." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jawablah." Para sahabat bertanya, "Apa yang 
harus kami katakan?" Beliau bersabda: "Katakanlah, 'Allah adalah penolong kami dan kalian 


Ns 
N 
X 
Ne 
Ne 
N 

e 
A 

N 


uu 


tidak memiliki penolong'." Abu Sufyan kembali berkata, "Hari ini adalah hari pembalasan 
untuk hari Badr, dan perang silih berganti, dan kalian akan menemukan penyincangan yang 
tidak aku perintahkan, namun aku tidak membencinya." 


AM 56 KENA AE 3 KEENAKAN ANE AAN 


AA 


AKAN gl 


3738. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Amru dari Jabir dia berkata, "Para sahabat pernah membuat khamer pada 
saat perang Uhud, lalu mereka gugur sebagai syuhada." (hal itu terjadi sebelum 
pengharaman khamer -pent). 


Tai 
r 


22 L EG ور‎ k, ر‎ a? 2 2 KAI cot As 153 ANG ad 155 


u 4? 2 و‎ a £ و‎ 

AN gasal 335 PAMER MAN bana Laa مُصَعَبُ‎ JANGGA NG أن بِطْعَام وَ‎ 3 3£ 
2422 و‎ AN v9? ب‎ A NGA KAE 7 و و ١و ۸ >{ ول‎ A 
Wak A alah sasih تَرِجَّلاهْوَِنَ عْطِيَ رِجَلادْبَدَارَاْسَهُ 13 كالول‎ í 
A AZ 


SE NE Ia BS MONET, KL ANGGANG babak JG أو‎ baan 


y 


AS‏ 5 الطعَام 


3739. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah menceritakan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari ayahnya Ibrahim bahwa 
saat Abdurrahman bin 'Auf sedang berpusa ia pernah diberi hidangan makanan, 
kemudiandia berkata, "Muhs'ab bin 'Umari telah gugur, padahal dia lebih mulia daripadaku, 
dia di kafani dengan kain burdah, apabila kepalanya ditutup maka kakinya akan tersingkap, 
dan jika kakinya ditutup maka kepalanya akan tersingkap. -dan seingatku dia mengatakan- 
Hamzah gugur padahal dia lebih baik daripadaku, setelah itu (kenikmatan) dunia 
dibentangkan untuk kami -atau dia mengatakan-, Kami telah diberi (kenikmatan) dunia 
sebagaimana yang telah diberikan kepada kami, aku khawatir bahwa itu adalah (balasan) 
kebaikan kami yang didahulukan, " kemudian ia menangis dan meninggalkan hidangan 
tersebut." 


A 


ENAM ns DENGAN AAN AE AN 


27 و م و مع‎ e 


Aas 3‏ ا هسم وما ارا أت ّت ایی DAN‏ تر اتن برو 
Ís £ NU‏ 


3740. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Amru dia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma dia berkata, 
"Seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Uhud, 
"Bagaimana menurutmu, jika aku mati terbunuh, dimanakah tempatku?" beliau menjawab: 
"Di surga." Mendengar itu, dia langsung melempar kurma yang ada di tangannya, kemudian 
dia berperang hingga terbunuh." 


22 REG 


DN حَدَتَتَا ره َتاَم عقي عَنْحَبَابٍ بن‎ A ay AS ara 
PRA BE KANG A SANI 


2 


II 7 0 9 1 A 7 - 2 و‎ 2 2,1 7 PA [1 2 4 

أو دَهَبَلَم يا SAN 3 LAA Untan ia‏ قل وم حرم رك إلا مر تاا 

alase صل‎ Nise SA gk LAH عَطيتا بهار‎ 
9 2 A 

عَطو ا 3 BEN AN ASN‏ رجي اذخ أو JENANG‏ رِجِوِمِنَالإذْحِرِوَمِنَامَنْكَدَأَيْتَعَتَلهُ 


4 


کر ر رو ZA‏ 


3741. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Khabbab bin Al Art 
radliallahu 'anhu, dia berkata, "Kami hijrah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
dengan mengharap ridla Allah, maka Allah memberi balasan kepada kami, diantara kami ada 
yang meninggal dan belum mendapatkan balasan (dunia) sedikitpun, di antaranya adalah 
Mush'ab bin Umair yang terbunuh pada perang Uhud, dan kami tidak mendapatkan sesuatu 
untuk mengkafaninya kecuali sepotong kain, jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya 
tersingkap dan jika kami menutup kakinya, kepalanya tersingkap. Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah kepalanya dengan kain dan dan tutuplah kakinya 
dengan idzkhir (rumput-rumputan berbau harum), " atau beliau mengatakan: "Jadikanlah 
idzkhir untuk menutupi kakinya." Juga diantara kami ada yang telah memiliki buah yang 
masak dan ia memetiknya." 


- LAGGA LI NN KG, 28,2 AA و ر‎ Ga بن حت‎ Al SEKEN 
— KENE SA DE KENA BASA KN NAN خب دا حساند‎ 


وور 


KNA EN من‎ Ak ANGKA ISIS er NG Ng 
A GN عر‎ Prana AÉ Sa 


LA 


Tik Semak 


22 2 و .8 
ل 00 Baran‏ سعد Gaga‏ يا 


s 
A 


2 2 A w. 

چ AE Bi tt‏ اس 
وا TT‏ میدس 
Z‏ 


3742. Telah mengabarkan kepada kami Hasan bin Hasan telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Thalhah telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radliallahu 
'anhu, bahwa pamannya tidak ikut serta dalam perang Badr, dia berkata, "Aku tidak ikut 
awal peperangan yang dilakukan Nabi shallallahu "alaihi wasallam, sekiranya Allah 
memberiku kesempatan untuk ikut serta (berperang) bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka Allah akan melihatku apa yang akan kulakukan." Lalu dia menjumpai perang 
Uhud, ketika itu orang-orang porak poranda. Maka paman Anas berkata, "Ya Allah, aku 
minta permaafan dari yang mereka lakukan -maksudnya para sahabatnya-, dan aku serahkan 
kepada-Mu apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik." Lalu ia maju dengan sebilah 
pedangnya hingga ia bertemu Sa'ad bin Mu'adz, dia lalu berujar, "Dimanakah wahai Sa'd, 


sungguh aku mendapati bau surga di belakang Uhud." Saat perang usai, ia terbunuh, dan 
tidak ada yang mengenali jasadnya selain saudara perempuannya dengan tanda atau jari- 
jemari yang ada pada dirinya, dan didapati (dalam jasadnya) sebanyak delapan puluh lebih 
tikaman tombak, sabetan pedang, dan tusukan panah." 


Kara 24 


PSA‏ سی AS AAA‏ اهيبن 


DESAIN ank لات‎ ATA asa تارق الات‎ 


Z 


SETARA Gs aaa 


& we َأَبَاقالكَمَسَتَاهَاقوَ ا‎ HA kaa SANE AS 
ena حْبَهُوَ‎ aa ATS KÉM GAME SAS a 
25 AN lg so Bie 


3743. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku 
Kharijah bin Zaid bin Tsabit bahwa dia mendengar Zaid bin Tsabit radliallahu 'anhu berkata, 
"Satu ayat hilang dari surat Al Ahzab saat kami menyalinnya ke dalam Mushhaf, padahal aku 
telah mendengarnya langsung dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau 
membacanya. Lalu kami pun mencarinya, ternyata kami menemukannya pada Khuzaimah 
bin Tsabit Al Anshari. Yakni ayat: '(Di antara orang-orang Mukmin itu ada orang-orang yang 
menepati apa yang Telah mereka janjikan kepada Allah: Maka di antara mereka ada yang 
gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- nunggu) ' (Os. Al Ahzab: 23), maka 
kami pun menggabungkannya di dalam Mushhaf." 


2 28 22 PEA A Tara ر‎ 
SMS ڪَبَدَ اله‎ En GAS Sebagai Gasa Mu 


ضع 


KI JENANG Kania PAEZ á feii Si PA‏ دو کا 


pala as 2 EA Je‏ تون فر a PIA WI sisah‏ دُقَاتلُمَكَمَرَلَتَ (قَمَا 
لكف Up TB sena KAA‏ كُسَبُوا) 65 KÊN ES Ja elang‏ 
KE‏ 


3744. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit aku mendengar Abdullah bin Yazid bercerita dari Zaid bin Tsabit 
radliallahu 'anhu, dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu "alaihi wasallam berangkat ke medan 
Uhud, di tengah perjalanan beberapa orang yang ikut bersama beliau kembali pulang, dan 
sebab itu sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terpecah menjadi dua kelompok: 
kelompok yang mengatakan, "Kami akan memerangi mereka, " dan kelompok yang 
mengatakan, "Kami tidak akan memerangi mereka." Maka turunlah ayat: '(Maka Mengapa 
kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal 
Allah Telah membalikkan mereka kepada kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri?) ' (Os. 
An Nisaa: 88), beliau bersabda: "Sesungguhnya hal itu terdapat suatu kebaikan, yang dapat 
menghapuskan dosa sebagaimana api menghilangkan karat pada perak." 


Bab: Firman Allah "Ketika dua golongan daripadamu ingin (mundur) karena takut, 
padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu..." 


GA‏ 3م NGA? Lab, AA‏ 24-7 > چ 
AE abi NG aa gh ALA Ah‏ رضي الله عَنْه 5“ لتّهزوالا Cadas‏ 


Z 


AA ag ر‎ Kd Ga عر را‎ P Win ره سم‎ 26-17 
MERASA All, Ng (إذهمتٌ ا‎ 
bean KAN 3) 


3745. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Ibnu Uyainah dari 'Amru 
dari Jabir radliallahu 'anhu, dia berkata, "Ayat ini turun kepada kami: '(Ketika dua golongan 
dari padamu ingin (mundur) Karena takut..) ' (Qs. Ali Imran: 122), yaitu bani Salimah dan 
Bani Haritsah, dan aku lebih suka jika ayat tersebut tidak turun, Allah berfirman: '(padahal 
Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu) '. 


Sesi Ga قَالَقَالَِيِرَ‎ pa 3 ASEAN Ba 


r 


CAPPE PENCATATAN ONEA 


D $ 2 لج )مرمرع‎ GEN aa 
KEK Eh Kes Aas SIS NG 3 Ja NANG رسو‎ 
Faz w Ag ر‎ A A A « 7 277 


حر قاءَ ملهو لڪ SN AN‏ َو و LAI leh‏ 


3746. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah mengabarkan kepada kami 'Amru dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya kepadaku: "Apakah kamu sudah menikah wahai Jabir?" aku menjawab, 
"Ya, sudah." Beliau lalu bertanya: "Kamu menikah dengan gadis ataukah janda?" Aku 
menjawab, "Dengan seorang janda." Beliau bertanya lagi: "Kenapa tidak gadis saja, yang 
dapat mencumbumu?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah 
terbunuh pada perang uhud, sementara dia meninggalkan sembilan putri, jadi aku memiliki 
sembilan saudara perempuan, dan aku tidak suka jika aku bersama gadis yang sebaya 
dengan mereka, akan tetapi (aku lebih memilih) seseorang yang dapat merawat dan 
mendidik mereka." Beliau bersabda: "Engkau benar." 


كي Ag‏ و2 AK, PPE.‏ رو 2۸| و وو P‏ ر و MU ZA‏ > م 25 AS‏ 


A A 


0 Akon 1ه‎ 2 AN Z AE TA 
ڭڭ‎ FAN aia i Á eja Ape Sa 


2 GG و ر‎ Ka TAN عله ر سم‎ ZA AK 25 - PAN Mr TA 27 
KN GA SAE SE Ia gal AA, قال اتيت رسو‎ JAN بَتَاتقَلَمََاحَضَرَ جر از‎ 
ص وص سي‎ A 2 e w Z ص‎ AN. = - 2A 
ناحيّة‎ NASIB BI إن أ حت أن ير‎ PADAN IKEA 
حي‎ EA ر‎ aJs SADA 3D IE E Meida 
ر‎ A - - 
Ha E te Ie ره‎ AT ay ab 54 ج.‎ TA se AI 
JO 15 PR P 
A A ZA 


BUSI NEG BAGAI 16 PA EN لات مر‎ Bilas 


ر 


LA 


GA 2 aZ 7 SAWN عم وم ن م‎ AA LAN PA 
Eas = AN اليو‎ EA R31 33 کک‎ 


2 


A 


A 


OPARA E sE daaa LE صل‎ LAS SEA KA SA 


3747. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abu Suraij telah mengabarkan kepada kami 
'Ubaidullah bin Musa telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Firas dari Asy Sya'bi dia 
berkata, telah menceritakan kepadaku Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, bahwa 
ayahnya syahid pada perang Uhud dan meninggalkan hutang serta enam orang putri, ketika 
datang masa panen kurma Jabir berkata, "Aku menemui Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, anda mengetahui bahwa ayahku syahid pada 
perang Uhud, ia meninggalkan hutang yang banyak, dan aku ingin agar orang-orang yang 
memberi hutang melihatmu." Beliau bersabda: "Pergi dan kumpulkanlah kurma-kurma 
disetiap ujung, " lalu saya melakukannya, aku kemudian memanggil beliau, ketika mereka 
melihat beliau, seakan-akan mereka terus memintaku saat itu, ketika beliau melihat apa 
yang mereka perbuat, beliau mengelilingkan tempat menebah di sekitar tumpukan kurma 
yang paling banyak, sebanyak tiga kali, lalu beliau duduk di atasnya dan bersabda: 
"Panggillah para sahabatmu, " maka beliau masih menakar untuk mereka hingga Allah 
menunaikan amanat ayahku dan aku ridla jika Allah menunaikan amanat ayahku, (meski) aku 
kembali ke saudara-saudara perempuanku tanpa membawa kurma, lalu Allah memberikan 
tumpukan kurma semuanya, sehingga aku melihat pada tumpukan kurma yang ada di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seakan-akan tidak terkurangi satu kurmapun." 


ES 24 


ES‏ یز PSA‏ اهيبن 
b aa‏ نم a‏ دوقم يوم لخد RA‏ وَمَعَهْرَجْلَانِ Sk déné Asa as JING‏ 
بض SEN SISA AJAK‏ 


3748. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari Kakeknya dari Sa'd bin Abu Wagash radliallahu 
'anhu, dia berkata, "Pada perang Uhud, aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersama dua orang laki-laki yang sedang bertempur, keduanya mengenakan pakaian putih, 
seolah-olah singa dalam medan pertempuran, aku belum pernah melihatnya baik sebelum 
mamupun sesudahnya." 


Per 


KG ka‏ 132 22 ووم ر ع چ هو شعت 
حَدَدْنِي BAE‏ مُحَمَدِحَدَتْتَامَرَوَ s LAS EGA A3 Sela asah saa‏ 
Malim O‏ 775 را ع A EY 21244 -45 Te?‏ 2و 
NYA REAR LAN‏ ص يفول LAN SE‏ اليه و سم كاه يوم 


A 


A Tana 
3749. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Marwan bin Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Hasyim As Sa'di 
dia berkata, aku mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, aku mendengar Sa'd bin Abu 
Waqash berkata, "Pada saat perang Uhud, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambilkan 
anak panah dari wadahnya untukku, lalu beliau bersabda: "Lemparlah, demi ayah dan ibuku 
sebagai tebusanmu." 


TE NA LAS سَعِيدَبَّنَ الْمُسَيِسِقَالَ‎ AG بن سَعِيدٍ سَعِي د‎ SE ال ا‎ KA ra 
A - 
A $o رو‎ LAPA 00 e 
3750. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Yahya bin Sa'id dia berkata, aku mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata, aku 
mendengar Sa'd berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyertakan kedua orangtua 
beliau (sebagai tebusanku) pada perang Uhud." 


Wana JET LN A3 ينهد‎ KENA ABIS 
Ka Jend PLS وسم یو مأ حر ابوه‎ NAN رشو لا صل‎ JGA 
jag 


3751. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari 
Yahya dari Ibnu Al Musayyab bahwa dia berkata, Sa'd bin Abu Waqash radliallahu 'anhu 
berkata, "Sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyertakan kedua 
orangtuanya (sebagai tebusanku) pada perang Uhud." 


rG 


ELA LÓN Go EA EA Na عَنْسَعْدٍ‎ Pain GAS َي‎ pa GG 
Pagi R TE kan ala saii DIA 


3752. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar 
dari Sa'd dari Ibnu Syaddad dia berkata, aku mendengar "Ali radliallahu 'anhu berkata, "Aku 
belum pernah mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam menyertakan kedua orangtuanya 
sebagai tebusan kepada seseorang selain Sa'd." 


oe PA gka ga NG 
RAR asaba A Ba Ig 16 saé Par NABA JA 


i ABUH 
3753. Telah menceritakan kepada kami Yasharah bin Shafwan telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim dari Ayahnya dari Abdullah bin Syaddad dari Ali radliallahu 'anhu, dia berkata, 
"Aku belum pernah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyertakan kedua 
orangtua beliau sebagai tebusan kepada seseorang selain Sa'd bin Malik, sesungguhnya aku 
pernah mendengar beliau bersabda pada perang Uhud: "Wahai Sa'd, lemparlah demi ayah 
dan ibuku sebagai tebusanmu." 


Para EN صل‎ GE A تافر لكت‎ aa 
2-71 م‎ A 0 م‎ 
يقال فِيينَغَبطْلْحَدوَسَعْدِعَنَحَدِيثْهِمَا‎ AE Os بَعُضِ‎ AS 


Ca, 
کے‎ 


3754. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dari Mu'tamir dari Ayahnya dua 
berkata, Abu Utsman meyakini bahwa tidak ada yang tetap bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pada sebagian hari-hari dimana Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berperang 
didalamya (perang Uhud) kecuali Thalhah dan Sa'ad ". Cerita ini diperoleh dari keduanya. 


Sea محمد بيو سف‎ BE Ja NG AN SA AN AI 


adi je ama SITE Ba en 


4 


HO AN PAR Aida 4 Kala 25 aa WA AK‏ يق لخد 


3755. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan 
kepada kami Hatim bin Isma'il dari Muhammad bin Yusuf dia berkata, aku mendengar As 
Sa'ib bin Yazid berkata, "Aku pernah menemani Abdurrahman bin 'Aif dan Thalhah bin 
'Ubaidillah, Migdad, serta Sa'd radliallahu 'anhum, aku tidak mendapati mereka 
menceritakan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melainkan aku hanya mendengar 
Thalhah menceritakan ketika terjadi perang Uhud." 


- و‎ A 265 


UNG‏ ينآ ي adi AN JAS IA ESA‏ قَالَرَأَيَتٌ يَرَطَلْحَدَشَلَاءوَقَىيبَا 
اس 


3756. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 


kami Waki' dari Isma'il dari Qais dia berkata, "Aku pernah melihat tangan Thalhah lumpuh 
karena untuk melindungi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Uhud." 


ا Sa MES Run yak‏ ضِي KINGAN‏ م 


Pd 


Agate ep AM SIN ANA 
BE Kenaka gak AAA SEL بو‎ AAN KAN ut ba 


KA BILANG A3 JL NY ANG KA Kaban DS JENG و‎ 


كر روا 1 Cat GA AZ Pat‏ ر 2 5 Sa Pa ja‏ وه 

ا ع اس IN‏ لو 
277 ر 2 aé A A : Bana Ti au‏ نر سو 

ES AS AAN ےو مالم‎ 9 A3 SU na KE AI 255 55 


NAN < MA E EAEE PAA l 
SSA WAS aa 


3757. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz dari Anas radliallahu 'anhu, dia berkata, 
"Orang-orang kabur dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika perang Uhud, sedangkan 
Abu Thalhah tetap bertahan di dekat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk melindungi 


beliau dengan perisainya. Abu Thalhah adalah seorang pemanah yang handal. Pada perang 
itu, dia telah mematahkan dua atau tiga anak panah karena sangat kerasnya bidikan. Ketika 
seorang laki-laki lewat di hadapannya sambil membawa sarung anak panah, beliau bersabda: 
"Berikan ini kepada Abu Thalhah." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu mendongakkan 
kepala melihat keberadaan musuh, Abu Thalhah berkata, "Wahai Nabiyullah, demi ayah 
ibuku sebagai tebusannya, janganlah tuan mendongakkan kepala, sebab panah musuh akan 
mengenai anda. Cukup aku saja sebagai taruhannya." Sungguh, aku melihat 'Aisyah binti Abu 
Bakr dan Ummu Sulaim, tengah menyingsingkan pakaiannya setinggi mata kakinya, hingga 
terlihat perhiasan yang ada pada betisnya. Keduanya membawa kendi-kendi air untuk 
memberi minum orang-orang yang terluka. Sementara itu, badan Abu Thalhah telah terkena 
sabetan pedang musuh hingga dua atau tiga kali." 


272 س و ور 


4 A 4 
-223% ر‎ <s > و‎ 267537 2 A عر ار و‎ 2 
a TIGA Dea 


G GG ا و‎ 219 4 AA 4 - 7 2 ا و‎ -A 
SEE َال أبي أب‎ N 10 pa “AI asap أو‎ 


KEA Ab DANA 21A MR Nee IG‏ اه KA n az‏ سيم 
قو PESANAN‏ تح وا PARAS Argan‏ الله کڪ قال AA GEN YA S2‏ 
LA‏ 


HA a AN PN aa BN Aan jara ep 


- 
-$ 


ALI 
3758. Telah menceritakan kepadakju 'Ubaidullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari 'Aisyah radliallahu 'anha, dia berkata, 
"Ketika perang Uhud berkecamuk, kaum Musyrikin menderita kekalahan telak, lalu Iblis - 
laknatullah- berteriak memanggil, "Wahai hamba-hamba Allah, musuh berada di belakang 
kalian!" Maka pasukan depan kembali mendatangi pasukan yang di belakang dan bertempur 
menghadapi pasukan yang di belakang (hingga terjadi pertempuran sesama Kaum 
Muslimin). Hudzaifah memperhatikan pertempuran itu, ternyata dia melihat bapaknya (Al 
Yaman), dia lalu berseru, "Wahai hamba-hamba Allah, itu adalah ayahku, itu adalah ayahku!" 
'Aisyah berkata, "Demi Allah, pasukan tersebut (kaum Muslimin) tidak mempedulikannya, 
hingga mereka membunuh ayahnya." Hudzaifah kemudian berkata, "Semoga Allah 
mengampuni kalian." 'Urwah mengatakan, "Demi Allah, sejak peristiwa itu, Hudzaifah 
senantiasa mendapatkan kebaikan hingga bertemu dengan Allah (meninggal dunia)." Kata 
"Bashartu" maknanya adalah, aku mengetahui perkara itu dengan bashirah (matahati), 
sedangkan 'Abshartu" dari kata "Basharil 'ain (melihat dengan mata), dikatakan "Bashartu" 
dan "Abshartu", maknanya sama." 


Bab: Firman Allah "Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada 
hari bertemu dua pasukan itu , hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, 
disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan 
sesungguhnya Allah telah memberi ma'af kepada mereka..." 


PEN BLN JA قال‎ ab An IK DEA حَدَتْتَاعَبَدَانأَخْرَكَاَبُو‎ 
Pn, 


sii AA pa PE RENAE 


BIKE LEAN oia gg TNI ii‏ تومأ حر قال َعم قال كمه 
JEJAK Po aa Ba Sr Sy‏ 


1. GA ع د ل‎ ae م ر کر ا‎ DAN aj AL 
Ga A PA AN aé AS Ing A 1:3 ا ر‎ E ISS 
ANI LAN pi Es IL AN رسو‎ aa NGANG Sa a 


7 Z ta 
w 
5 - 


oa las Aa. SES AAA EE 4 أَجْرَرَجُلِمِمَنْسَهِدَبْدَرَاوَهِ‎ $ Sy ka pané SAN SA 
SEA KAYA YA TAA ANE NAH N FAK HE 


2 


e رع‎ dana PAR AEN RU 3 
da NGANGEN, a Mini E ps 


3759. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abu 
Hamzah dari "Utsman bin Mauhab dia berkata, "Seorang laki-laki pernah pergi haji, kemudian 
dia melihat orang-orang tengah duduk-duduk, lalu dia berkata, "Siapakah yang tengah 
duduk-duduk itu?" mereka menjawab, "Mereka adalah orang-orang Ouraisy." Laki-laki itu 
bertanya lagi, "Siapakah syaikh itu?" mereka menjawab, "Dia adalah Ibnu Umar." Lantas dia 
mendatangi Ibnu Umar seraya berkata, "Aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu, oleh 
karena itu, jelaskanlah kepadaku. Laki-laki itu berkata, "Aku nasehatkan kepadamu demi 
kesucian rumah ini (Ka'bah), apakah kamu tahu bahwa 'Utsman lari dari perag Uhud?" Ibnu 
'Umar menjawab, "Ya." Orang itu bertanya lagi, "Apakah kamu juga tahu bahwa dia tidak 
ikut perang Badar?" Ibnu 'Umar menjawab, "Ya." Orang itu bertanya lagi, "Apakah kamu juga 
tahu bahwa dia tidak hadir dan tidak ikut Bai'atur Ridlwan?" Ibnu 'Umar menjawab, "Ya". 
Orang itu berkata, "Allahu Akbar." Kemudian Ibnu 'Umar berkata, "Kamarilah, aku akan 
menjelaskan semua yang kamu tanyakan kepadaku! Mengenai larinya 'Utsman pada perang 
Uhud, sungguh aku bersaksi bahwa Allah telah memaafkan dan mengampuninya. Sedangkan 
tidak ikutnya dia pada perang Badar, sebab saat itu dia sedang merawat putri Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam yang tengah sakit, dimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda kepadanya: "Kamu mendapat pahala dan bagian sebagaimana mereka yang ikut 
perang Badar." Sedangkan tidak hadirnya dia saat Bai'atur Ridlwan, sungguh seandainya ada 
orang lain di kota Makkah yang lebih mulia dari "Utsman bin 'Affan, tentu beliau shallallahu 
'alaihi wasallam akan mengutusnya untuk menggantikan posisi Utsman. Namun Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus 'Utsman, sementara peristiwa Bai'atur Ridlwan terjadi 
setelah 'Utsman berangkat menuju Makkah, Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda 


dengan membuka telapak tanganya yang kanan: "Ini tangannya 'Utsman" lalu beliau 
menggenggamkan telapak tagannya yang kanan ke telapak tangan kiri, lalu bersabda: "Ini 
untuk 'Utsman." Kemudian Ibnu 'Umar berkata kepada orang itu, "Sekarang pergilah kamu 
dengan membawa keterangan tadi." 


Bab: Firman Allah "(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada 
seseorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain 
memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas 
kesedihan..." 
Wa و‎ p Haa NGA 2 ANGEN هي 5 وو ر هيم د 87 ر و‎ 
UEA ضى‎ EA La BO أبو‎ 5 KE ACS عَمَدُو‎ SS 
PAS 72 An 2 م‎ BNI مو‎ A Ts aa KUE NA ر‎ an Te ANG 
جور و أقبلو امز مينقذا ک اذ‎ PANAS JG SAN N على‎ AA صل الله عليه و‎ Gal Jaa قال‎ 
4 2% r و ر رو‎ nE 
Am IA يدعو هھ‎ 
3760. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dia berkata, aku mendengar Al Barra’ bin 
'Azib radliallahu 'anhuma berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjadikan 
Abdullah bin Jubair sebagai komandan pasukan pejalan kaki pada perang Uhud. Lalu mereka 


lari berpencar, itulah (peristiwa) ketika Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang 
lain menyeru pasukan belakang kalian." 


Bab: Firman Allah "Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada 
kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari pada kamu , 
sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka 
menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah..." 


ANG‏ ر کر ور 15 4 ار 3G “Tf 3 ri‏ دو 
AS dÍ s‏ حَدَتْنَا 33 SE MMA CSS 5 AA‏ أ عَنّ أبي VEIN jaa‏ 


ر رد Z PA 2 A Ee‏ رم و ےہ وير ر و 
Ka A3 Fe‏ واا س |2 ےو را کے ماين Ro‏ 27- 22 2)۶ ده 7 ma TANG‏ 
قال Gelas iya LS‏ 33 حر حى Ad‏ من يدي مر ار اسقط 2 god‏ سقط 
Ap‏ 

فاخذم 


3761. Dan Khalifah berkata kepadaku, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah 
menceritakan kepada kami Sa'id dari Oatadah dari Anas dari Abu Thalhah radliallahu 
'anhuma, dia berkata, "Aku termasuk orang yang terserang rasa kantuk pada perang Uhud, 
hingga pedangku selalu terjatuh dari tanganku, lalu aku mengambilnya, setelah itu terjatuh 
lagi, akupun mengambilnya (hingga berulang kali)." 


Bab: Firman Allah "Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu 
atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya 
mereka itu orang-orang yang zalim." 


Ae سال‎ IE NE خر امَعُمَر‎ ANN SAN JAS SA 
يفول‎ FI SENI oat FA Haa sal صل‎ NG AS 


A‏ لحز قا 


adas ES ENG SENAR‏ يقو RI‏ اللَهُلِمَنَحمِدَمْرَبَتَاوَلَكَ الْحَمَدْقََئْرَلَاللَهُ [لَيَسَلّكَمِنَ 
AG BIG ASI‏ ظَالِمُونَ) 3 1 MEA TA AS‏ بَيَعَبَدِاللَّهِيَقُولُ گان 


7 72 -N- 27 215” A A او و ر‎ E, 
بن هشام‎ EN ja gi Jata AA 30 GAS يدعو على‎ Il YAAA رسو ل الله صل‎ 


EA AIA 


3762. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abdullah As Sulami telah mengabarkan 
kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri telah 
menceritakan kepadaku Salim dari Ayahnya bahwa dia mendengar saat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari rukuk di rakaat terakhir shalat 
shubuh, beliau mengucapkan: "Ya Allah, laknatlah fulan, fulan dan fulan, " yaitu setelah 
beliau mengucapkan: "Sami'allahu liman hamidah, rabbanaa walakalhamdu." Setelah itu 
Allah menurunkan ayat: '(Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu - 
hingga firmanNya- Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim) ' (Os. Ali Imran: 128). 
Dan dari Hanzhalah bin Abu Sufyan aku mendengar Salim bin Abdullah berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendo'akan (kejelekkan) kepada Shofwan bin Umayyah, 
Suhail bin 'Amru dan Harits bin Hisyam, lalu turunlah ayat: '(Tak ada sedikitpun campur 
tanganmu dalam urusan mereka itu -hingga firmanNya- Sesungguhnya mereka itu orang- 
orang yang zalim) ' (Os. Ali Imran: 128). 


Bab: Ummu Sulaith 


PE 5 Paka saba MEA PEMAI ve Sa 

Ka Ze SAN A 75 27 PA ور ر‎ 736 NA 41 

AN NEW ا‎ sala ASEAN ah مزر‎ ak IN ردي‎ A 
a a ÁN مني أعط هدا بكر ل اله صل‎ PMA Naya 


A 


NAN Ag KA BANA AA abaan AN aa Wangi 


Gg 


Pa lé 25 PAW SIAGA NG Aa pak KN 


3763. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab, Tsa'labah bin Abu Malik pernah mengatakan, 
"Sesungguhnya Umar bin Al Khatthab pernah membagi-bagikan kain kepada para wanita 
penduduk Madinah, hingga tersisa satu kain yang sangat bagus, lalu orang-orang yang ada di 
sisinya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, berikan saja kain tersebut kepada putri (cucu) 


Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam!" Maksud mereka adalah Ummu Kultsum binti Ali, lalu 
Umar berkata, "Ummu Salith lebih berhak mendapatkan kain ini, -Ummu Salith adalah 
seorang wanita Anshar yang pernah berbaiat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam-, 
Umar berkata, "Sesungguhnya dia pernah membawakan air minum kami pada perang 
Uhud." 


Bab: Terbunuhnya Hamzah bin Abdulk Muthallib 


BU AI aa EA Jeng Aso دتا‎ NA WA SS 


JG 


E EE 2 Kan 7 BEI an IE yk 


A a11 


igege álit NG Ca TOET $ 
ASA a Ad 2 شي شی شک جص‎ 35 SE PAS AU 
Gara India BE ISIAN akh 000 Kan 


KAA Ng A | SI A it a حش‎ áin NG aka pN La KER 


t 


EEGA ou tan 3 RERE: a 
> A 


z ma wW‏ مر 
aan d‏ تاو ځا aa ia i JENG‏ 
A‏ 


A 


FU 3G Pa Ka Sa‏ ك 


1 otr r 
ag, MEA Aa ر‎ 7 2116 <4 z Pee ye Z KACA Kain 22? Ka é ja 


a... j 00 ™ AA r ا‎ 


سم 


E 


li pt AG Ka Jabat ENG PE ata JANG 


+ وم‎ 7 7 5 2 A 2 
SA وشو ذم‎ BUSI, sks 
As. و‎ MP KA Kai ZA < ا‎ MANAN 

JAS SN حر جت من‎ AL AG, رَه مَيَتَه بحَرَبَتي‎ aks go Lê 5 ad 


Pd 


TELAT SR perban LI En DG 


ELE قاو‎ aéh AS DE SEA قال‎ la sa 


d IM 


EL SIB يج‎ Ai NIA wabin KN لالص‎ si SAN akan Gasa 
cA عدو‎ 4 FAME 1 PEREP 


é$ GE آني ال انكو‎ rata bayu Par a héa A 
UCI IE KEN 5 pakah مَابَلَمَكَكَالَكَهَلْ‎ P 


بص رسو ل اله صل KANAN pê asa‏ 


a pa 


Mikaa jek e O na < GAN 
NGA بن‎ naek SD بتي فاد‎ Ata BIS ÉS AA 
Ar Í z ار‎ Z Aa aa ks 4 ET E) 
eja : Ne aa PRA ووب إليە ر‎ 


KAA 


A eh 5 P. - 2 51, -í P 2 2 و‎ 
yT َع‎ BAK يسار‎ Sela 
ااا‎ 


3764. Telah menceritakan kepadaku Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah telah menceritakan 
kepada kami Hujain bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin 
Abdullah bin Abu Salamah dari Abdullah bin Al Fadl dari Sulaiman bin Yasar dari Ja'far bin 
'Amru bin Umayyah Adl Dlamri dia berkata, "Aku keluar bersama 'Ubaidullah bin 'Ady bin 
Hiyar ke Syam. Ketika kami sampai ke Himsh, 'Ubaidullah bin 'Adi berkata kepadaku, 
"Bagaimana kalau kita menemui Wahsyi dan bertanya tentang (peristiwa) terbunuhnya 
Hamzah?" aku menjawab, "Baiklah." Wahsyi ketika itu tinggal di Himsh, saat kami bertanya 
tentang dia, maka ditunjukkanlah kepada kami bahwa Wahsyi saat itu berada di bawah 
bayang-bayang rumahnya, seakan-akan dia adalah seseorang yang berkulit hitam." Ja'far bin 
'Amru Ad-Dlamry berkata, "Kami lalu mendatanginya hingga berada di hadapannya, kami 
mengucapkan salam, dan dia membalasnya. 'Ubaidullah ketika itu melipat penutup 
kepalanya, sehingga Wahsyi tidak dapat melihatnya kecuali kedua mata Ubaidullah dan 
kedua kakinya. 'Ubaidullah bertanya, "Wahai Wahsyi, apa engkau mengenaliku?" Wahsyi 
pun memperhatikannya, lalu dia berkata, "Demi Allah, tidak! Aku tidak mengenalimu, kecuali 
aku tahu bahwa 'Ady bin Khiyar menikah dengan seorang perempuan yang disebut dengan 
Ummu Oital, putri Abu Al 'Ish. Darinya lahirlah seorang anak di Makkah, maka dia 
dimintakan untuk disusukan kepada orang lain lalu aku membawa anak kecil itu sama 
ibunya, aku pun menyerahkan kepadanya, seakan-akan aku melihatnya sama, jika aku 
melihat ke kedua kakimu." Ja'far bin 'Amru Ad-Dlamry berkata, setelah itu 'Ubaidullah 
menyingkapkan wajahnya, lalu dia berkata, "Maukah engkau menceritakan kepada kami 
tentang terbunuhnya Hamzah?" Wahsyi menjawab, "Baiklah, ketika itu Hamzah membunuh 
Tu'aimah bin 'Ady pada Perang Badar, lalu tuanku, Zubair bin Muth'im, berkata kepadaku, 
"Jika kamu berhasil membunuh Hamzah sebagai balas dendam kematian pamanku, maka 
kamu akan bebas." Ketika orang-orang serentak keluar ke 'Ainain, -suatu gunung kecil di 
bawah Uhud yang terpisah dengan bukit- saya keluar bersama mereka untuk ikut berperang, 
ketika pasukan telah berhadap-hadapan untuk berperang, keluarlah Siba' sambil berkata, 
"Siapakah yang berani bertanding?" mendengar itu Hamzah bin Abdul Al Munthalib keluar 
sambil berkata, "Wahai anak (yang keluar dari) potongan daging kemaluan perempuan 
(bahasa celaan dan hinaan terhadap seseorang -pent), apakah kamu akan menantang Allah 
dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam?" kemudian Hamzah berhasil menghabisinya. 
Kemudian secara diam-diam aku mengincar Hamzah di balik bebatuan yang besar, hingga 
ketika dia melewatiku, dan dia sangat dekat denganku, akupun langsung melemparkan 
tombakku dan tepat mengenai daerah bawah perutnya, hingga keluarlah apa yang di dalam 
daerah yang terkena lemparan tombak tersebut." Wahsyi melanjutkan, "Dan itulah apa yang 
akan menjadi janjiku." Ketika orang-orang kembali pulang, akupun kembali bersama 
mereka." Wahsyi melanjutkan, "Aku tinggal di Makkah sampai Islam tersebar di sana, aku 
lalu keluar menuju Thaif, ketika penduduk Tha'if mengutus beberapa utusan kepada 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka salah seorang utusan berkata kepadaku, "Beliau 
tidak akan menyakiti utusan." Wahsyi melanajutkan, "Aku pun pergi bersama mereka sampai 
aku menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Ketika beliau melihatku, beliau 
bertanya: "Apakah engkau wahsyi?" aku menjawab, "Benar." Beliau bersabda: "Apakah 
kamu yang telah membunuh Hamzah?" Wahsyi menjawab, "Perkara itu sebagaimana yang 
telah sampai kepada anda." Beliau bersabda: "Dapatkah kamu menjauhkan wajahmu 
dariku?" Wahsyi berkata, "Lalu aku kembali pulang. Ketika Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam meninggal, muncullah Musailamah Al Kadzab, aku berkata, "Aku akan berusaha 
mencari Musailamah, semoga aku dapat membunuhnya dan menebus kesalahanku karena 
membunuh Hamzah, " lalu aku keluar bersama orang-orang yang akan memerangi 
Musailamah. Sebuah kesempatan yang kutunggu-tunggu. Aku lalu melihat seorang laki-laki 
berdiri di salah satu dinding rumah seakan-akan unta abu-abu yang berambut kusut." 
Wahsyi melanjutkan, "Lalu kulemparkan tombakku hingga tepat mengenai di tengah 
dadanya sampai tembus ke bahunya." Wahsyi berkata, "Kemudian seorang laki-laki Anshar 
menyerangnya dan berhasil memenggal kepalanya dengan pedang." Abdullah bin Al Fadl 
berkata, telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Yasar bahwa dia mendengar Abdullah 
bin 'Umar berkata, "Lalu seorang wanita yang berada diloteng rumahnya mengatakan, 
"Amirul Mukminin telah dibunuh oleh seorang budak hitam (maksdunya Wahsyi -pent)." 


Bab: Luka yang diderita Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam pada perang Uhud 


ANG NGA? AG Wa Wa KUNG و هده‎ 2222 27A 2 و‎ Pap 
قال‎ JGA a5 aa ARE NAGA Sea 


و 


ور 


Laak ilah SEA Ir BIA REKAN TA ya > Sa‏ و 
Íl Ja St abs ada‏ 


3765. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag dari Ma'mar dari Hammam dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dia 
berkata, "Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam bersabda: "Allah sangat murka kepada suatu 
kaum yang telah memperlakukan Nabi-Nya seperti ini -seraya menunjuk ke gigi serinya-, 
Allah sangat murka kepada seseorang yang telah diperangi oleh Rasulullah dijalan Allah." 


BE Mani 3 En وتو‎ 162 Daya Asa د‎ 2> Ken aa, pse 
Saka pall 2 TN aga Liter, ALE LINE غاس رى‎ asa Ka 
banar MIS 33 AS BELIA SES Jaa 


3766. Telah menceritakan kepadaku Makhlad bin Malik telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id Al Amawy telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Amru bin Dinar 
dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, dia berkata, "Allah sangat murka kepada 
seseorang yang telah dibunuh oleh Nabi Shallallahu 'alahi wasallam (yang berperang) di jalan 
Allah, Allah sangat murka kepada suatu kaum yang telah membuat wajah Nabiyullah 
Shallallahu 'alahi wasallam berdarah." 


Abi asasi سعد‎ BH عقو بُ عَنا ي حازم‎ SA سوي‎ BIS باب‎ 
سول امهل اع‎ KA LRK ad ANG) MAKAM SANA 


e AURA AA NG 803 TEE 


g wa J 


0 213 23 2 2 سم‎ 24 
aa ea: Wes Abu de KAMU 
z 2 2 م م‎ | 2 sen zé 

os Sera SUSAH AA Da aa i‏ مد 

Pa Nan GA 2 ر ر مم‎ 

3767. Bab telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada 
kami Ya'qub dari Abu Hazim bahwa dia mendengar Sahl bin Sa'd bertanya tentang luka 
Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam, dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku telah 
mengetahui orang yang telah mengobati luka Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam, orang 
yang menuangkan air, dan dengan apa beliau diobati." Dia melanjutkan, "Fatimah, putri 
Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam lah yang telah mencuci (luka beliau), sementara Ali bin 
Abu Thalib menuangkan air dengan menggunakan perisai, ketika Fatimah melihat darah 
semakin mengalir deras, dia langsung mengambil potongan tikar dan membakarnya, setelah 
itu dia menempelkan (bekas pembakaran tersebut) pada luka beliau hingga darahnya 


terhenti, pada waktu itu gigi seri beliau tanggal, wajah beliau terluka dan topi baja beliau 
pecah." 


0000 EEE OPE SA PEN saé Na ané s 
gate 

3768. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu 
'Ashim telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dari 'Amru bin Dinar dari Ikrimah dari 
Ibnu Abbas dia berkata, "Allah sangat murka terhadap orang yang telah dibunuh Nabi, dan 
Allah sangat murka kepada seseorang yang membuat wajah Rasulullah Shallallahu 'alahi 


wasallam terluka." 


Bab: Firman Allah "(Yaitu) orang-orang yang menta'ati perintah Allah dan Rasul- 
Nya..." 


اا ا نجام IE aa‏ اا ا 
eta IA Anang 2‏ امم AGEN Sa EN AA‏ 


PA 
Z 2 


Pa‏ 00 لبو اپو بک لَماأْصَابَرَسُولَ الَوَصَلَ الله ZA‏ عله P SA baka gala‏ م 


2 2 Pd 54 A 

SEN SISA ga ANA NANG PAN AAN 33‏ مِنْهُمْ سَبَعو ورجا 
قال ea‏ بُو کر AN‏ 

3769. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah dari Hisyam dari Ayahnya dari 'Aisyah radliallahu 'anha mengenai ayat: '((yaitu) 
orang-orang yang mentaati perintah Allah dan rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka 
(dalam peperangan Uhud). bagi orang-orang yang berbuat kebaikan diantara mereka dan 
yang bertakwa ada pahala yang besar) ' (Qs. Ali Imran: 172). Aisyah berkata kepada 'Urwah, 
"Wahai keponakanku, sesungguhnya ayahmu termasuk dari mereka (yang diterangkan 
dalam ayat), yaitu Az Zubair dan Abu Bakr. Ketika Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam 
terluka pada perang Uhud, disaat beliau khawatir kaum Musyrikin yang telah pergi akan 
kembali, beliau bersabda: "Siapakah yang akan mengintai mereka?", lalu beliau memilih 


tujuh puluh orang." Perawi berkata, "Termasuk diantara mereka adalah Abu Bakr dan Az 
Zubair." 


Bab: Di antara kaum muslimin yang terbunuh dalam perang Uhud adalah Hamzah 
bin Abul Muthallib 


MASA an ; at g$‏ 1 بن ه: تام قال Ss‏ أ ياهال ماد tas Ak‏ اا 
LSN pada 555 Ag BA‏ قال تاهو ANIS‏ بُ مالك أنه Hd‏ هيوم 


PA 
kin ae. 


NE 2a RE 6S P 
زاب‎ É NG يبك ريَوممُسَيَلِمة‎ ME BEAN 353 و‎ selasa, وہ‎ 


3770. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami 
Mu'adz bin Hisyam dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Qatadah dia 
berkata, "Aku belum pernah mendapati diperkampungan orang Arab yang penduduknya 
lebih banyak mati syahid dan lebih mulia (kedudukannya) pada hari Kiamat daripada orang- 
orang Anshar." Qatadah berkata; telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwa di 
antara mereka yang gugur pada perang Uhud sejumlah tujuh puluh orang, pada peristiwa 
Bi'rul Ma'unah sejumlah tujuh puluh orang, dan pada perang Yamamah berjumlah tujuh 
puluh orang." Anas melanjutkan, "Peristiwa Bi'rul Ma'unah terjadi pada masa Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wasallam, sementara perang Yamamah terjadi pada masa Abu Bakr, yaitu 
peristiwa (pembangkangan) Musailamah Al Kaddzab." 


LA A 
PAK | 0 00 | é 2 aan 229 la يه 2م‎ A ر‎ ZA sean م‎ 
E ga NEGEN ابن‎ ESA aa AS SS 


Si ba sa NGGAK a a PAN ل الوص اله‎ gen MASA a 
BABI AN GAN IYA MEN AMI فيو پۇ اح يفول اما كر‎ 


Kan Sad AE CN EL IA dig Na JA PACE 


poisi EAEN ENTA SAP NG JANGAN s A 


IE ES Ia sa: Ata DIA sa uda : EA Pe NS Jie 
رن‎ eps ARENA Pra K3 Ipa ea Pat pa DIA 


3771. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Ka'b bin Malik bahwa Jabir bin Abdullah 
radliallahu 'anhuma telah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menggabungkan (menghimpun) dua orang yang gugur pada perang Uhud dalam 
satu kain, kemudian beliau bersabda: "Manakah diantara keduanya yang paling banyak 
hapalan Al Our'an?" ketika diisyaratkan kepada salah satu dari keduanya, beliau 
mendahulukannya ketika memasukkan kedalam lahd, beliau bersabda: "Aku adalah saksi 
atas mereka." Dan beliau menyuruh mereka untuk menguburkan mereka dengan darah yang 
ada pada diri mereka, mereka tidak dishalatkan dan tidak dimandikan. Abu Al Walid 
mengatakan dari Syu'bah dari Ibnu Al Munkadir dia berkata, aku mendengar Jabir bin 
Abdullah dia berkata, "Dihari dibunuhnya ayahku, aku pun menangis sambil menyingkap kain 
diwajahnya, sementara para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarangku, namun 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarangku, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah kamu menangisinya -atau kenapa kamu menangisinya? - Para malaikat 
senantiasa menaungi dengan sayapnya hingga (ruhnya) diangkat." 


P A - 


if Lak A 1 WA LRA 1 ? 3 57 CAN SA Beli paja a EA CIE 
ر دوعن ي‎ ea عبد ا یر‎ PAR TA بو‎ Ame حد محمدبن‎ 


LANG GG 3251596 Tatar Ar که‎ 


2 A A 


- 


ask a aa ez 125 $ a Eta nemu PETRE 


INA 335 a PN EA, WEE sena a 
3772. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah dari kakeknya yaitu Abu Burdah 
dari Abu Musa radliallahu 'anhu, seingatku dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Aku melihat dalam mimpiku bahwa diriku terlihat menghunus pedang, tiba-tiba 
bagian tengah pedang itu patah dan ternyata itu adalah musibah yang menimpa orang-orang 
mukmin pada perang Uhud. Setelah itu aku pun terlihat menghunus pedang lagi dan 
ternyata pedang itu lebih baik dari yang pertama. Itulah kemenangan yang diberikan Allah 
dan bersatunya orang-orang Mukmin. Dan dalam mimpiku juga, aku melihat sapi -dan Allah 
Maha Baik- ternyata tafsiran mimpi itu adalah orang-orang mukmin yang mati syahid dalam 
perang Uhud." 


Tit TINGKAT ع امي‎ GL E A 4 و و 37 ەر‎ 


or 


Aas جت ا ج ناعلا نام عضن و‎ E a LAH es 
5 دوع‎ < | AA 
Gb YE Be BISA EA era یا کمن اجر‎ 


Gal kak kak Ja NGING NE Pegiat SAH 
BL AA PA 


PETAS E A AI Aan 


a 
3773. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Khabbab radliallahu 'anhu 
dia berkata, "Kami pernah berhijrah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam demi 
mengharap ridla Allah, dan balasan kami telah ditulis di sisi Allah, diantara kami sudah ada 
yang berlalu atau pergi sebelum menikmati balasan (dunia) sedikitpun, diantara mereka 
adalah Mush'ab bin Umair, ia terbunuh pada saat perang Uhud dan tidak meninggalkan apa- 
apa melainkan sehelai kain, apabila kami menutup bagian kepala, maka kedua kakinya 
tersingkap, dan jika kami menutupi kakinya, maka bagian kepalanya tersingkap, lalu Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah bagian kepalanya, dan jadikanlah (sesuatu 
dari) idzkir untuk menutup kedua kakinya." Atau beliau bersabda: "Letakkanlah al idzkir 
untuk menutupi kedua kakinya." Dan diantara kami ada yang buahnya telah matang, lalu ia 
pun memetiknya. 


Bab: Gunung Uhud menyukai kita dan kita juga menyakinya 


Ah الل‎ gp ENAK SS BEA E YANG 32 Ia pa 
Kia حتاو‎ jebad kasad 


3774. Telah menceritakan kepadaku Nashr bin Ali dia berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Ayahku dari Qurrah bin Khalid dari Qatadah aku mendengar Anas radliallahu 'anhu bahwa 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Ini adalah gunung yang mencintai kami dan 
kamipun mencintainya." 


دكا كذ Ke Su‏ كول BN‏ ا ي نسي SL‏ 


4 
3 P وو‎ KE 


Sup pa A NANG تاو‎ Je SRI a 
WALAN 


3775. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari 'Amru mantan budak Al Mutthalib, dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menengol kea radliallahu 'anha bukit Uhud, lalu beliau 
bersabda: "Ini adalah gunung yang mencintai kami, dan kami pun mencintainya, ya Allah 
sesungguhnya Ibrahim telah mensucikan kota Makkah, dan akupun mensucikan kota yang 
berada diantara dua batu hitam (yaitu Madinah)." 


Z 


Ld 


Layak Kai a Ar AN E 5 Wa ARA 


NG 2 <. 4 س 7 و‎ A ra 4 - Pra A « 
MI مَقَاتِيجَ حَرَاين‎ An sa AKA مو اتا‎ 
A حزاين‎ Po Selat ضي 59 ولي‎ NG NG) aki و هيد‎ 

2$ Te Ni w 2 2 art 2 هي + ره‎ 4 w 20 - 

- 2 2 . 5 A r & 7 2 2 . AAN 2 e e S »ه‎ 

NE Ss S A, ONEA 

aa 

3776. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bahwa suatu hari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu mengerjakan shalat untuk para syuhada perang Uhud, 
yaitu shalat jenazah, setelah itu beliau menuju mimbar dan bersabda: "Aku akan mendahului 
kalian dan aku menjadi saksi atas kalian, bahwa aku, demi Allah, sekarang sedang melihat 
telagaku (di surga) dan sungguh aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi -atau 
kekayaan bumi- dan aku demi Allah, tidak lebih takut bahwa kalian akan berbuat syirik 


sepeninggalku, tapi yang lebih aku takutkan adalah kalian akan saling memperebutkannya 
(harta dunia)." 


Bab: Pertempuran Raji', Ri'il, Dzakwan dan Bi ru Maunah 


242? 2 3 2232» ? ر وو ,4 دم - وام‎ A 
وب نأ سُفْيّانَ‎ LEG ANGE jaan ايرب مُومَى أ‎ AN حَدَكْنِي‎ 
SS Ah DI ANE Á ge sin PE AA A) 


Sale NG) احَتَّى‎ MIA Pera sh ena 


A 


w 


0 a PE E 
33 ير ب فَتَبِعُوا آثارَ‎ MA JEG aaa 89 ىمر‎ AS HE NN ja 
KN JS حاو‎ Ga IA SN ya KAJI Siel ى‎ Pa KA 
TAN 5 EENE A Bui PISA Ain ENI ASEAN 
MEN Ja Ios SA kb 3 سَبْعَةٍ‎ KA AS na SÉ 
| Sean SK یم فما‎ FERN sgia Je SN sgia LeS 
يضم َه وړ‎ AN GAL gka TAERA NI GA بطو‎ Beres JSI 
SHS A Bi BILA Si Jas an PA 
| A KÉ ÁS EK sÉ 203 ME JE Ye ا‎ 


et KAA 


KANE TEMA EP Se JI aas Iya ga ya TENGEN KAN حَنَّى‎ 


ga aa‏ إِلَيّهِ حَتَّى Eé a 3313 Mena PE‏ ا 


2 4 


Ss Liar ENG BEN PANAS 


s 


2 2 A: 1 و د‎ ha 
MJES الْمُوسَى قَقَالَأْتَحَسَينَأنَأ ةما‎ 
€ í A tas f LE ل ر كر‎ r IA Vas Tan عم‎ 5 
كان إلا‎ ea NG sadad) | 98 gas KA 5 ran Sa كل‎ Kiii Sai 


- 
“ 


ANIS br IA ەشال‎ i جو ابه مالَحر‎ SSS 5835 
SAR AA دع 2“ )25 کر‎ ALTA PA 2 A SA LA جر و‎ 
PA الله‎ JA عندالقثل هو‎ Beris Nga KALAH mana aa 


AJ Una Ao bas NE NAN EA Sita JL ANGANGGE 


- - “ 


A 


G2 A 
و‎ 


KN LG Pa gan A ا اكه‎ 31 ١ PE ata 
Dasa 3 JA bee PR JAN كام ليه عقب ة‎ YAA sae Je 
PANGAN Jan SAS کو در‎ ga A کو گا عا ل‎ D Arak 


sia يَقَدِرُوامِنْْعَلَ‎ AS a aó 


3777. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Amru bin Abu Sufyan Ats Tsaqafi dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
mengutus sekelompok pasukan pengintai yang dipimpin oleh 'Ashim bin Tsabit -dia adalah 
kakek 'Ashim bin Umar- Lalu mereka berangkat, mereka kemudian singgah disuatu tempat 
antara 'Usfan dan Makkah, keberadaan mereka diberitahukan kepada suatu perkampungan 
dari suku Hudzail, mereka biasa disebut dengan Bani Lahyan. Maka mereka diikuti oleh 
orang-orang dari perkampuangan tersebut, yaitu sekitar seratus orang pemanah, mereka 
mengiuti jejak para sahabat tersebut, sesampainya mereka di suatu persinggahan yang 
pernah disinggahi oleh para sahabat, mereka mendapati biji kurma Madinah yang dibawa 
oleh para sahabat sebagai perbekalan mereka, mereka berkata, "Ini adalah kurma Madinah." 
Mereka terus mengikuti para sahabat sehingga berhasil menyusulnya, ketika 'Ashim bin 
Tsabit dan para sahabatnya merasakan kehadiran orang-orang itu, para sahabat langsung 
berlindung dibalik bukit, orang-orang itu datang dan langsung mengepung, mereka berkata, 
"Turunlah kalian, kalian dapat membuat perjanjian dan kesepakatan, supaya kami tidak 
membunuh seorangpun dari kalian, " 'Ashim bin Tsabit menimpali: "Demi Allah, aku tidak 
akan berada dalam lindungan orang kafir, ya Allah beritahukanlah kabar kami kepada Nabi- 
Mu shallallahu 'alaihi wasallam, " Lalu mereka menyerang para sahabat hingga berhasil 
membunuh 'Ashim bersama tujuh pemanah lainnya, tinggal tersisa Khubaib, Zaid dan 
seorang sahabat lagi. Lalu mereka membuat perjanjian dan kesepakatan dengan mereka jika 
bersedia untuk turun dan menyerahkan diri. Tatkala pasukan tersebut telah menyandera tiga 
utusan Nabi, mereka memudar tali anak panah mereka untuk mengikat sandra mereka 
dengan tali itu, maka laki-laki yang ketiga berkata, "Ini adalah pengkhinatan pertama, demi 
Allah aku tidak akan menjadi teman kalian, " lalu mereka menyeretnya, namun ia tetap 
berontak, akhirnya mereka membunuhnya dan mereka pergi dengan membawa Khubaib 
dan Zaid hingga mereka menjualnya di Makkah. Bani Harits bin 'Amir bin Naufal lalu 
membeli Khubaib. -Khubaib adalah orang yang telah membunuh Al Harits ketika perang 
badar- Khubaib menjadi tawanan bagi mereka hingga mereka sepakat untuk membunuhnya, 
lalu Khubaib meminjam pisau kecil dari salah satu anak perempuan Al Harits untuk 
membersihkan bulu kemaluannya, lalu ia meminjamkannya kepada Khubaib. Wanita itu 
berkata, "Namun aku lalai dengan anak laki-laki kecilku, anak itu datang kepadanya, lalu ia 


mengambilnya dan mendudukkanya diatas pangkuannya. Ketika aku melihatnya, aku sangat 
takut dengan rasa takut yang bisa ia pahami, sedangkan pisau kecil masih ada dalam 
tangannya. Khubaib berkata, "Apakah kamu takut kalau aku akan membunuhnya?, Insya 
Allah aku tidak akan melakukan itu." Wanita itu berkata, "Demi Allah aku tidak pernah 
melihat tawanan yang sangat baik seperti Khubaib, aku pernah melihatnya memakan 
setangkai anggur di tangannya dalam keadaan terikat dengan rantai besi, padahal di Makkah 
tidak ada buah anggur, tidaklah hal itu melainkan rizgi yang Allah berikan kepada Khubaib." 
Lalu mereka membawa Khubaib keluar dari Haram untuk membunuhnya. Khubaib berkata, " 
"Berikanlah kesempatan kepadaku untuk mengerjakan (shalat) dua raka'at!" Setelah itu 
Khubaib kembali kepada mereka dan berkata, "Sekiranya aku tidak kuwatir kalian 
menganggapku takut dari kematian, niscaya aku akan menambah bilangan raka'atku." Dan 
dialah orang yang pertama kali melakukan shalat dua raka'at sebelum menghadapi 
kematian, kemudian ia berkata, "Ya Allah hitunglah jumlah mereka, " kemudian dia 
melanjutkan: "Aku tak peduli bila terbunuh sebagai seorang muslim, di bagian manapun 
hanya untuk Allah kematianku, yang demikian bagi Sang Ilah, jika Dia berkehendak akan 
memberkahi semua persendian jasad yang terpisah." Lalu berdirilah 'Ugbah bin Al Harits dan 
membunuhnya. Orang-orang Ouraisy kemudian mengutus utusan kepada 'Ashim untuk 
mendapatkan sebagian jasadnya sebagai bukti, sebab ia telah membunuh sebagian besar 
dari para pembesar mereka pada perang badar, ternyata Allah mengutus semacam gulungan 
debu yang menggulung utusan mereka hingga mereka tidak berhasil mengambil sedikitpun 
dari jasad Khubaib." 


ATA NA KERANA KTA‏ وم 2745 AE Lama‏ اذ A 204 Tg‏ ور 
BL AGE CSS‏ بن محمد حد سَفيان عَنَ Ha pel‏ برا يقو ل الذي قتل GH GS‏ أبوسِرَوَعَة 


3778. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Amru dia mendengar Jabir berkata, "Yang membunuh Khubaib adalah Abu 
Sirwa'ah." 


4 
“5 


A قال یتال‎ PENA a Mera LAU A مق سهد كنا عيذ‎ | KA 


A IM 


Z Pa‏ و 
EN NENG La‏ ہک NGGI AT PAS, SANTA GA NANI NGA‏ و NIA FADER AA‏ 
A = r‏ 
2 و 22م 3G 03 esz s Also AA 2. -i [2 Ñ NG 2 BN A SUN MEET‏ 
Pa‏ 
Aza dn‏ ,214 ور tar ANG‏ مض ارم 2 ف > -e AENA? AR ANG N‏ 
da Sa‏ فدعاالنيي صل الله ليوو سل SE‏ صلاةالغداةو ذلك بدءُ لقنوت 


pa 17 f cs KEH AAN 2 ر٤٤‎ fa Pe AA oo NG BA NGE ر‎ 
SA AN ag Ae القرَاءةقال‎ 

3779. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Anas radliallahu 'anhu, dia berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus tujuhpuluh orang untuk suatu keperluan, 
mereka disebut sebagai gurra' (para ahli al Qur'an), mereka di hadang oleh penduduk dari 
bani Sulaim, Ri'l dan Dzakwan dekat mata air yang disebut dengan Bi'r Ma'unah, mereka 
berkata, "Demi Allah, bukan kalian yang kami inginkan, kami hanya ada perlu dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam." Mereka akhirnya membunuh para sahabat tersebut, maka Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan kecelakan kepada mereka (Sulaim, Ri'! dan 
Dzakwan) selama sebulan pada shalat shubuh, itu adalah awal kali dilakukannya gunut, 
sebelumnya kami tida pernah melakukan do'a gunut." Abdul Aziz mengatakan: seseorang 
bertanya kepada Anas tentang gunut, apakah ia dikerjakan setelah rukuk ataukah setelah 
selesai membaca ayat?" Anas menjawab: "Tidak, bahkan dikerjakan setelah selesai 
membaca ayat." 


11851 


ra AA SAS 
SAE isg الو گو‎ 


3780. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam 
telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah gunut selama sebulan setelah rukuk, beliau mendo'akan (kecelakaan 
atas) penduduk sekitar arab." 


Mada Je 255 


Pa jam Luca | Ian PE ea 

sa‏ يويم MA‏ كُنَ Aas IIL SALA AG KAA aa‏ اليل 

pangan AMAL صل‎ GAN مو عدوا م‎ KA A Sa 

rè HENNA PA AA ين خياب‎ AN EA 

Ni SEA US IE ضِيَ‎ AS 00 Ai Ka 2 
5 Alas 


ر - 


WAB غو عل أَحَيَاءِمِنَ‎ MAN AY شه‎ Kt 2 3 MAYA و‎ MEA A 
KAK» -$ یار‎ 4 TANG? LANG ر امم م‎ 8 2 7 
AGA AG A EN Mengetajui 


IK 


A EGUS آنا‎ 54s Fa AB ولَيِكَالسَبَعِينَمِنَالْأَمَصَارِ‎ KAMA AA 


3781. Telah menceritakan kepadaku Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu, bahwa Dzakwan, 'Ushayyah dan bani Lahyan meminta bantuan kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam untuk menghadapi musuh, lalu beliau mengirim bala 
bantuan tujuh puluh sahabat Anshar, kami menyebut mereka sebagai al Ourra' di zaman 
mereka. Mereka biasa mencari kayu bakar di siang hari dan shalat malam di malam harinya, 
ketika mereka tiba di Bi'rul Ma'unah, mereka (orang-orang kafir) membunuh dan 
mengkhianati mereka. Ketika peristiwa itu sampai kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, 
beliau melaksanakan gunut selama sebulan dalam shalat shubuh, beliau mendo'akan 
kecelakaan terhadap penduduk di antara penduduk-penduduk Arab, yaitu Ri'l, Dzakwan, 
'Ushayyah serta bani Lahyan." Anas berkata, "Maka kami membaca (kisah mereka yang 
diabadikan) dalam al Quran, namun kemudian itu dimasukh (dihapus), yaitu ayat yang 
berbunyi 'Sampaikanlah kisah kami kepada kaum kami, bahwa kami telah berjumpa dengan 


Rabb kami, Dia meridlai kami dan kamipun ridla dengan-Nya'." Dan dari Qatadah dari Anas 
bin Malik dia menceritakan kepadanya, bahwa Nabiyullah shallallahu "alaihi wasallam 
melaksanakan gunut dishalat shubuh selama sebulan, beliau mendo'akan kebinasaan 
beberapa perampungan Arab seperti Ri'l, Dzakwan, 'Ushayyah dan bani Lahyan." Khalifah 
menambahkan: telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada 
kami Sa'id dari Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas bahwa ketujuh puluh sahabat 
Anshar tersebut dibunuh di Bi'rul Ma'unah (kami membaca) dalam Al Our'an...sebagaimana 
riwayat di atas." 


15 


SANA E ii A AAN ON 
Jelas 32 SAS BAN کاو كَادرَيبسَ‎ Sen PA ESA TAHA i 


BCE NEONATA ANER Pin ag 
AS pa AA : ع 3 سم 4 رس‎ aziz at 
AI ie Ken SEES Tp AJO SA abs F 


- 
24 
A 


a 


A - Pa 
- 
ع‎ 2 


Aint AR sa an AR AS Mena APE sang 
7 9 Ai A 4 AA 2 E T, ANG NG 
يأ‎ sa SNG LKS aé SES تيم فان امنوني‎ Ap فلانٍ قال کو داقر‎ 


Jera A رَجُل‎ 4) A iag 3353 Jana عَلَيَهوَسَلَم‎ TA AN APA رِسَا‎ 


LA 


KEPALA الو جل‎ GA ا کور ٿو رب‎ TEA ANA Sen 
Eee BS CE Ns AFA غر ج گان راس جیار‎ 


را 


KE عَلِوَ 3335 بَنِي‎ MS aa gadi me 3 
Paya MI AN at f aliat و‎ 


3782. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dia berkata, telah menceritakan kepadaku 
Anas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus paman beliau, yaitu saudara 
laki-laki Ummu Sulaim, untuk menyertai tujuh puluh orang sahabatnya yang kemudian 
terbunuh di Bi'rul Ma'unah. Pemimpin musyrik pada saat itu adalah 'Amir bin Thufail, ia 
memberikan tiga pilihan. Thufail mengatakan, 'Bagimu penduduk Sahl dan untukku 
penduduk Madar, atau aku menjadi pemimpin bagimu atau aku akan memerangimu dengan 
mengerahkan penduduk Ghathafan sebanyak seribu dan seribu.' Amir ditikam di rumah 
Ummu Fulan, lalu dia berkata, 'Penyakit seperti penyakit unta, di rumah seorang wanita dari 
keluarga bani fulan, datangkan kudaku kepadaku." Maka ia meninggal di atas kudanya. Lalu 
berangkatlah Haram, yaitu saudara Ummu Sulaim -dia adalah seorang laki-laki yang cacat- 
dan dia berangkat bersama seorang laki-laki dari Bani Fulan, dia berkata, "Hendaknya posisi 
kalian berada dekat denganku, hingga aku dapat mendatangi mereka, jika mereka 
memberikan jaminan keamanan kepadaku, kalian dekat, namun jika mereka membunuhku, 
maka mereka dapat mendatangi sahabat kalian." Haram lalu angkat bicara, "Apakah kalian 
mempercayaiku jika aku akan menyampaikan risalah Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam?" kemudian Haram mengajak bicara mereka, ternyata mereka memberi isyarat 
kepada salah seorang di antara mereka, lantas laki-laki tersebut mendatangi dari belakang 
dan menikamnya dengan tombak hingga tembus, " Haram berkata, "Allahu akbar, demi Rabb 
Ka'bah aku menang." Akhirnya semua sahabat ditangkap dan dibunuh selain laki-laki yang 
cacat, ketika itu ia tengah berada di puncak gunung, maka Allah menurunkan ayat-Nya 
kepada kami, kemudian ayat tersebut termasuk yang dimansukh, yaitu ayat: "Sesungguhnya 
kami telah menemui Rabb kami, maka Dia meridlai kami dan kamipun ridla terhadap-Nya." 
Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan kebinasaan kaum tersebut selama 
tigapuluh hari, yaitu terhadap Ri'l, Dzakwan, Lahyan dan 'Ushayyah yang telah mendurhakai 
Allah dan Rasul-Nya shallallahu "alaihi wasallam." 


A AA 
3G A 4 A 7 10 2-24 2217 za 


KANEA au مْبنْمِلْحَانَوَ‎ Ne aa 


MBA 


sala T 


3783. Telah menceritakan kepadaku Hibban telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah 
mengabarkan kepada kami Ma'mar dia berkata, telah menceritakan kepadaku Tsumamah 
bin Abdullah bin Anas bahwa dia mendengar Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata, 
"Ketika Haram bin Milhan ditikam -dia adalah paman beliau- pada peristiwa Bi'rul Ma'unah, 
dia memercikkan darahnya ke wajah dan kepalanya, lalu dia berkata, "Demi Rabb pemilik 
Ka'bah, aku telah menang." 


ESA بُوأَصَامَدَعَنَهِمَامِعَنَأَبيوِعَنَعَايسَدَرَضِيَ ال‎ NAS Ja CE RA SAS 


2 4 


AT AN i ag ig S Aea a e 


4 2 A 


NGANG ANA LEN Jo NG K gb 23 
Ata AAN وم طهر‎ Nasa A رشي‎ GD SS 5 


NGA ANANG 2 NG و‎ igogai PENTOS 3 KAN 


IM 


ANANE SNG Gak ANG ASEAN ka EA A‏ ج 
BISA Lt‏ عليه a a a aaa aa‏ 

KALU PAI AOE رو‎ PR 

81 TANGGA A MAAA rs AZ TA ANI A PA Era هَ کا ج رط‎ 

SMS 3‏ منحة فحانيَرْ Ia‏ يَفْدُو ay Lal an Ta AE‏ خفلا يفطن به 

AAS AR Jana Sa Mag ع کر‎ PMA أحد‎ 


LA 


AS مو‎ ja NGANG ي‎ AE همام بى غر و‎ NGING هوڪ اي‎ ya 


WA 


Kata PENS AA ر ليلم‎ ANG pra Ca AA 
Ay ke AN AI EPES vaide 5 Jaa ENE 


LA 
227 A مور‎ pa 


1 LI Aka TEA 29 "ATA sg ng mna 


م 


AAL AMAN خو‎ 5 Tee KIS AJENG 


E 


San و يي‎ aE عر وة به و مڌر‎ ALS AAN JAN 32 ومذ فيم‎ 
3784. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Isma'il telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam dari Ayahnya dari 'Aisyah radliallahu 'anha, dia berkata, "Abu 
Bakr pernah meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk hijrah ketika 
gangguan (orang-orang Quraisy) semakin menjadi-jadi, lalu beliau bersabda kepadanya: 
"Berdiam aja dulu." Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah anda hendak menunggu 
perintah?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku berharap hal itu." Aisyah 
melanjutkan, "Abu Bakr lalu menunggu (perintah hijrah), suatu hari yaitu diwaktu siang, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang menemuinya, beliau lalu menyerunya: 
"Suruhlah orang-orang yang ada di sisimu untuk keluar." Abu Bakr menjawab, 
"Sesungguhnya dia adalah kedua puteriku." Beliau bersabda: "Apakah kamu merasa bahwa 
diriku telah diizinkan untuk berhijrah?" Abu Bakr berkata, "Apa perlu ditemani?" Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Benar, aku perlu ditemani." Abu Bakr berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua ekor unta yang telah aku persiapkan 
untuk berhijrah." Kemudian Abu Bakr memberi salah satu hewan tunggannya, yaitu al Jad'a', 
keduanya pun berangkat hingga sampai di gua Tsur lalu keduanya bersembunyi di dalamnya. 
Sementara Amir bin Fuhairah adalah seorang budak milik Abdullah bin Thufail bin Sahbarah, 
saudara seibu 'Aisyah, dan Abu Bakr juga memiliki beberapa ekor kambing perah, yang 
setiap pagi dan sore dibawa oleh Amir bin Fuhrairah untuk keduanya. Kemudian ia pergi 
dimalam hari untuk menemui keduanya, selepas itu Amir bin Fuhairah pergi merumput 
sehingga tak satupun dari para penggembala yang tahu, tatkala Amir bin Fuhairah 
berangkat, maka Abu Bakr dan Nabi keluar mengikuti dari belakang hingga keduanya tiba di 
Madinah. Dan Amir bin Fuhairah gugur pada peristiwa Bi'rul Ma'unah." Dan dari Abu 
Usamah dia berkata, Hisyam bin 'urwah mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Ayahku 
dia berkata, "Ketika para sahabat dibunuh di Bi'rul Ma'unah dan 'Amr bin Umayyah Adh 
Dlamri ditawan, Amir bin Thufail kemudian berkata kepadanya, "Ini adalah Amir bin 
Fuhairah." Ia berkata, "Sungguh aku telah melihatnya setelah dibunuh dia diangkat ke langit 
hingga aku melihat ke langit, dia berada di antara langit dan bumi, lalu dia diturunkan. Ketika 
berita (kematian) mereka sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau pun 
mengabarkan berita kematian mereka sambil bersabda: "Sesungguhnya sahabat-sahabat 
kalian telah terbunuh, mereka meminta kepada Rabb mereka dengan mengatakan, "Wahai 
Rabb kami, sampaikan berita kami kepada saudara-saudara kami tentang apa yang membuat 
kami ridla terhadap-Mu dan Engkau ridla terhadap kami, " maka Allah mengabarkan berita 
mereka." Diantara mereka yang terbunuh pada peristiwa tersebut adalah Urwah bin Asma' 
bin Ash Shalt, lantas 'Urwah pun diberi nama sesuai dengan namanya, begitu juga dengan 

Mundzir bin Amir yang kemudian diberikan sebagai nama bagi Mundzir." 


£ 


CE JAKSA P faik, N E اا‎ AI دا اا2‎ 
AA WEH ےر ار‎ th E 

ابي صل الله SI selasa‏ رِعْلِوَدكُوَانَوَيَقُولْعْصَيّه ME‏ 

A رر‎ 

و 

3785. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami 

Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sulaiman At Taimi dari Abu Mijlaz dari Anas 

radliallahu 'anhu, dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan qunut setelah 


rukuk selama sebulan, beliau mendo'akan kebinasaan terhadap Ri'l, Dzakwan, beliau 
bersabda: ""Ushayyah adalah kaum yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya." 


SEM b a عَنْإِسَحَاقَ‎ FNACA AN san 


Ja senget KG عمو‎ Koi e لتيل ا‎ 


IM 
r w 


Ae, قال ا5‎ ney AN Je AE A ع‎ NS 
< z 5 A 76 سورع‎ At 7 
Eu BU AIA نسح‎ SAI SET موقر‎ a. 


3786. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik dia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan kebinasaan terhadap kaum yang telah membunuh 
para sahabat beliau di Bi'rul Ma'unah selama tiga puluh hari, beliau mendo'akan 
(kebinasaan) terhadap Ri'l, Lahyan dan 'Ushayyah yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya 
shallallahu 'alaihi wasallam." Anas mengatakan, "Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat untuk 
memberitahukan kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam mengenai orang-orang yang 
terbunuh di peristiwa Bi'rul Ma'unah, dan ayat tersebut sempat kami baca hingga akhirnya 
dimansukh, ayat itu adalah '(Sesungguhnya kami telah berjumpa dengan Rabb kami, dan 
Rabb kamipun ridla terhadap kami, dan kamipun ridla terhadap-Nya) '." 


Ar 2 


Pala لقال سا‎ J hobia Aa Jne 3 سى‎ na 


CNG LS بَعَدَمُكَالَ‎ ie SES LE SAN PAN LA 
ág SA Kala yA AA رسو‎ NG JAR BN AH 
MSD 36 AA AN Ss a KA MEJA 3 La 

رم 3 - 


اد MANA RTA SAN‏ گا چم و رشو Para‏ 
bean‏ وَل NA ale ANA‏ 56 ع شَهرَايَدَعُو مَل 


3787. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami 'Ashim Al Ahwal dia berkata, aku bertanya 
kepada Anas bin Malik radliallahu 'anhu mengenai qunut dalam shalat, Anas menjawab, 
"Benar." Aku bertanya lagi, "Apakah dilaksanakan sebelum rukuk atau setelahnya?" Anas 
menjawab, "Sebelum rukuk." Aku lalu berkata, "Sesungguhnya fulan mengabarkan kepadaku 
bahwa anda mengatakan setelah rukuk!" Anas menjawab, "Dia telah berdusta! Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan gunut setelah rukuk selama sebulan, yaitu 
ketika beliau mengutus sekelompok sahabatnya yang disebut Ourra' (orang yang ahli dalam 
al Qur'an), mereka berjumlah tujuh puluh orang, mereka diutus kepada sekelompok orang 
dari kaum Musyrikin, sementara antara kaum tersebut dengan Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam ada perjanjian, namun kaum yang ada perjanjian dengan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam mengkhianatinya, maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengerjakan 
gunut setelah rukuk selama sebulan untuk mendo'akan kebinasaan atas mereka." 


Bab: Pertempuran Khandag 


PI Nan En 


22 ATI 


2 وور 2م‎ MN عله‎ ZA “32 
NEE BTS ISBN Gan gana ala ga AI IKA 
LE IE ائ مس‎ BILA 35 


3788. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 
Umar radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendapatinya 
dalam barisan perang Uhud ketika berusia empat belas tahun, namun beliau tidak 
mengizinkannya, dan kemudian beliau kembali menemukannya dalam barisan perang 
Khandaa, ketika ia berusia lima belas tahun, beliau akhirnya mengizinkannya." 


MY AS YEL ga AA ebi Ep ANE o 


NA NEA UN TANPA G1 GE gê 563 لدتو متخو‎ FERE 
AES PA aha N P 


3789. Telah menceritakan kepadaku Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz 
dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd radliallahu 'anhu, dia berkata, "Kami pernah bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Khandaq, sementara para sahabat 
tengah menggali parit, sedangkan kami yang mengangkuti tanah di atas pundak kami. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Ya Allah, tidak ada kehidupan 
(yang hakiki) kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah kaum Muhajirin dan Anshar." 


Petang MA eg SA A Fa JA AS 2 TAP IKUTI ACACA 


. 7 م کر رمه‎ ABE E A عه‎ 
BOS LS 93 Pe AN GGS Gasa NISN ag d) 52 


لو هه 


Z - و‎ 2 2 27 Pi 
ANEA الصو الكو‎ AAS AAA MEA BUNG SE AAA 
EEN امُجيبين حن‎ Si Mn gaib ga ال‎ ALE SAI 
الْجِهَادِمَابَقِيَاَبَدَا‎ 


3790. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Mu'awiyah bin 'Amru telah menceritakan kepada kami Abu Ishag dari Humaid aku 
mendengar Anas radliallahu "anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar 
menuju khandag (parit), sementara kaum Muhajirin dan Anshar tengah menggali parit dipagi 
hari yang sangat dingin, sementara mereka tidak memiliki budak-budak yang membantu 
mereka bekerja, ketika beliau melihat mereka kepayahan dan kelaparan, beliau bersabda: 
"Ya Allah, sesungguhnya kehidupan (yang hakiki) adalah kehidupan akhirat, maka ampunilah 
kaum Anshar dan Muhajirin." Mendengar itu, para sahabat menjawab, "Kami adalah orang- 
orang yang telah berba'iat kepada Muhammad atas Jihad, dan kami masih tetap seperti itu 
selama-lamanya." 


Z 29 


Aa Jas NGALA ا‎ PAKE Ssi sas اا‎ 
2 A A رر 2 ےار و‎ O T 
EAFA sap AA وینو‎ KIJANG SEKEN 32133 A3, 


YAN 2 PRA PALKAN AS JOS Lap SESI fesal ssh 


2 2 2 


DEL 23 mN ء كفي‎ Jos 5 SEHARIAN KERA AN gt 5 Nas 


G وود‎ 3 4 

SARANA وهي‎ kah SAN ae ANG HASAN 
3791. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Abdul Aziz dari Anas radliallahu 'anhu, dia berkata, "Ketika kaum Muhajirin dan 
Anshar tengah menggali parit di sekeliling Madinah, dan memikul tanah di atas pundak- 
pundak, mereka bersenandung, "Kami adalah orang-orang yang telah berbai'at kepada 
Muhamamd atas Islam, dan kami masih tetap seperti itu selama-lamanya." Anas 
melanjutkan, "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendengar itu, maka beliau 
membalasnya: "Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan (yang hakiki) kecuali kebaikan 
akhirat, maka berkahilah kaum Anshar dan Muhajirin." 


A 


GILL نے‎ NAN AN IA ARAA PAN JA JU ANAS ا‎ TA UE Cena 


f oh, A 4 ۾ سء ر‎ Z as? 277 
ERTE REE VAEN METEN TT 


ero ۶ 7 - 5 


AAA حجر و لبقتا لاه‎ patas الَحَنَدَق فال آئا از ل كام و‎ ESA 


NENGNA Al Er ah LÎ AAA Aaaa DA 
III ALA SIN SIA SEA 


4 4 
2 lo 199 


Kang BG شَيكَامَا‎ ala sa, 7 صل اعا‎ Aa مرا‎ YES 


f 
Gx 
هام‎ 
Q 


- 
Gya? SAN au A 2 7 ? £ 8 z 
ds ا‎ Se عِنّدِي شَعِيروَعَمَاقٌ فَدّبَحَتٌالْعَنَاقَ‎ 


KAR CE NAN LSI eno ea sa‏ كفت طب لي فم نك يا 
رمو Sa Esa AS Sa SEN IAI‏ 


LA 


ag aas al Ji JÊG KM E RARA D مالو رِحَتَّى آنیققال قوم‎ Pe 
IEEE JR LN 23 PRA ; LE jetá 


Gal 155315 MA spinale Jara SA, اجر یکی‎ LAIN AH 


رخ و 


م رون CEF Kena 7 4 Ad A‏ و 7 سرج A‏ مي م« A‏ ادير سيد | cad‏ 


Se Ans SAE NG DANG راع‎ 
مَجَاعَهُ‎ LA و اهدي فن الئاس‎ 


3792. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid bin Aiman dari Ayahnya dia berkata, aku pernah menemui Jabir radliallahu 
'anhu, "Ketika kami menggali parit pada peristiwa khandaq, sebongkah batu yang sangat 
keras menghalangi kami, lalu para sahabat menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
mereka berkata, "Batu yang sangat keras ini telah menghalangi kami dalam menggali parit, 
lalu beliau bersabda: "Aku sendiri yang akan turun." Kemudian beliau berdiri (di dalam parit), 
semntara perut beliau tengah diganjal dengan batu (karena lapar). Semenjak tiga hari kami 
lalu tanpa ada makanan yang dapat kami rasakan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengambil kampak dan memukulkan pada batu tersebut hingga ia menjadi pecah 
berantakan -atau hancur-. Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk ke 
rumah." Setelah itu kukatakan kepada isteriku, "Aku melihat pada diri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sesuatu yang aku sendiri tidak tega melihatnya, apakah kamu memiliki sesuatu 
(makanan)?" isteriku menjawab, "Aku memiliki gandum dan anak kambing." Kemudian ia 
meyembelih anak kambing tersebut dan membuat adonan gandum hngga menjadi makanan 
dalam tungku, setelah itu aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sementara adonan 
mulai matang, dan periuk berada diantara dua tungku api dan hampir masak, maka aku 
berkata, "Aku memiliki sedikit makanan, " maka berdirilah wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama dengan satu atau dua orang saja. Beliau bersabda: "Untuk berapa 
orang?" Lalu aku memberitahukan kepada beliau, beliau bersabda: "Tidak mengapa orang 
banyak untuk datang." Beliau bersabda lagi: "Katakan kepada isterimu, jangan ia angkat 
periuknya dan adonan roti dari tungku api hingga aku datang." Setelah itu beliau bersabda: 
"Bangunlah kalian semua." Bergegas kaum Muhajirin dan Anshar berdiri berangkat, ketika 
Jabir menemui Isterinya, dia berkata, "Waduh, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah datang 
bersama kaum Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang bersama mereka." Isteri Jabir 
berkata, "Memang beliau (Rasulullah) memintamu yang demikian?" Jabir menjawab, "Ya, 
begitu." Lalu Rasulullah berkata: "Masuklah dan jangan berdesak-desakan." Kemudian 
Rasulullah mencuil-cuil roti dan ia tambahkan dengan daging, dan ia tutup periuk dan tungku 
api. Selanjutnya beliau ambil dan beliau dekatkan kepada para sahabatnya. Lantas beliau 
ambil kembali periuk itu dan terus menerus beliau lakukan antara mencuili roti dan 
menciduknya hingga semua sahabat kenyang dan masih menyisakan sisa. Setelah itu beliau 


bersabda: "Sekarang makanlah engkau (maksudnya isteri Jabir) dan kalau bisa, hadiahkanlah 
kepada yang lain, sebab orang-orang, banyak yang masih kelaparan." 


Ju PENA خو‎ TA. Kg Akin حبرا‎ CAR عاي‎ PAGE عَمْوُو‎ a 
ala sae jaga GRAN BIJB ann 
asai NN Pan wi 2 PEN SAK Jae lis LES ANE Ga A 


aj Aa‏ ار ar‏ و و و 


4 


Sai e Ei DIA IA Ga Ala na 


يدول الوص لا KA NA KA YO babi dana yan - n‏ سكي لما 


A oo aii an Wan 


ine SY Kuli‏ آجيءَ SAI Aa gê‏ الله la galah‏ يَقَدُهُ 
اگاس کی NG aiin‏ بكو د AAA PADA KAHANAN‏ 


2 12, 


Y sati Feng San Baa Sila EPA, 


P 


GTA 


چ 


3 ڪاو SA‏ باش قدا گوا ی کر KAN Kia SE AGS‏ وَل 
SAS SI Kami‏ 


3793. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu 
'Ashim telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan telah mengabarkan 
kepada kami Sa'id bin Mina' dia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 
'anhuma berkata, "Tatkala penggalian parit pertahanan Khandag sedang dilaksanakan, aku 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan lapar. Karena itu aku kembali 
kepada isteriku, menanyakan kepadanya, 'Apakah engkau mempunyai makanan? Aku 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang lapar." Maka dikeluarkannya suatu 
karung, di dalamnya terdapat satu sha' (segantang) gandum. Di samping itu kami 
mempunyai seekor anak kambing. Lalu aku sembelih kambing itu, sementara isteriku 
membuat adonan tepung. Ketika aku selesai mengerjakan pekerjaanku, aku lalu memotong- 
motong kecil daging kambing tersebut dan aku masukkan ke dalam periuk. Setelah itu aku 
pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Isteriku berkata kepadaku, Janganlah 
kamu mempermalukanku dihadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabat 
beliau." Aku langusng menemui beliau seraya berbisik kepadanya, 'Wahai Rasulullah! Aku 
menyembelih seekor anak kambing milikku, dan isteriku telah membuat adonan segantang 
gandum yang kami miliki. Karena itu sudilah kiranya anda datang bersama-sama dengan 
beberapa orang sahabat.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berteriak: 'Hai para 
penggali Khandag! Jabir telah membuat hidangan untuk kalian semua. Marilah kita makan 


bersama-sama!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata kepada Jabir: 'Jangan 
kamu menurunkan periukmu dan janganlah kamu memasak adonan rotimu sebelum aku 
datang.' Lalu aku pulang. Tidak lama kemudian Rasulullah datang mendahului para sahabat. 
Ketika aku temui isteriku, dia berkata, 'Bagaimana engkau ini! Bagaimana engkau ini! ' 
Jawabku, 'Aku telah melakukan apa yang engkau pesankan kepadaku.' Maka aku 
mengeluarkan adonan roti kami, kemudian nabi meludahi adonan itu untuk memberi 
keberkahan. Setelah itu beliau menuju periuk (tempat memasak kambing), maka beliau 
meludahi dan mendo'akan keberkahan kepadanya, sesudah itu beliau berkata kepada 
isteriku: 'Panggillah tukang roti untuk membantumu memasak. Nanti isikan gulai ke 
mangkok langsung dari kuali dan sekali-kali jangan kamu menurunkan periukmu. 'Kala itu 
para sahabat semuanya berjumlah seribu orang. Demi Allah, semuanya turut makan dan 
setelah itu mereka pergi. Tetapi periuk kami masih tetap penuh berisi seperti semula. 
Sedangkan adonan masih seperti semula." 


A 9 ارو‎ KAN l2 7 0 < و‎ KANGA 2 
الها [ إذجاءو كم‎ a aa, RA V a ENG 
NG ANI م‎ 27 AG گە‎ 2 ANENG, 2 2 Tana PA sag 
NGGEN AL AEG ل‎ Sya 
ss 


3794. Telah menceritakan kepadaku Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami 'Abdah dari Hisyam dari Ayahnya dari 'Aisyah radliallahu 'anha mengenai ayat: "(ketika 
mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi 
penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu menyangka 
terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka) ' (Os. Al Ahzab: 10), dia berkata, 
"Hal itu terjadi ketika perang Khandag." 


ANA DL ANGAS LG Ns 2 ANG و‎ CREPE E ر يم 5 5 ر ار‎ 
AN صلى‎ SANG JEEN op SNN أبي إِسْحَاقَ عَنّ‎ GERAH ENI Ara 
SM g Tag A A 
KA GAN فقول و اهلو‎ ya 


512 


2 i 7 222? A An, 3 7 
PER E 4 حَتَى أ‎ ANG KK IA يقل‎ ka sané 
| MANA A BANA KAI les ELSA AN KENA 


A 


3795. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al Barra` radliallahu 'anhu dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ikut mengangkuti tanah pada perang Khandaq, hingga perutnya penuh debu -atau 
perutnya berdebu-, beliau bersabda: 'Ya Allah, seandainya bukan karena-Mu, maka kami 
tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak akan bersedekah dan tidak akan melakukan shalat, 
maka turunkanlah ketenangan kepada kami, serta kokohkan kaki-kaki kami apabila bertemu 
dengan musuh. Sesungguhnya orang-orang musyrik telah berlaku semena-mena kepada 
kami, apabila mereka menghendaki fitnah, maka kami menolaknya.' Beliau 
menyenandungkan itu sambil mengeraskan suaranya." 


Ge 


pena anne KN فال دي‎ Aye ما جد دا‎ 
ر‎ PE AS, KAL gen Na pa KALA MEN رضي‎ 


3796. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Syu'bah dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Hakam dari Mujahid dari 
Ibnu Abbas radliallahu "anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Aku 
ditolong dengan bantuan angin (yang bertiup dari timur) sedangkan kaum 'Aad dihancurkan 
dengan angin (yang bertiup dari barat)." 


0 
ب 


Pula 


aja PERS na D g Ia 
FS گان‎ sel MAN SESI GK (Ande sela sala 
Kuiu; SANA Nya NS لخدو هو‎ BERUS PA A 


LSI SER 315 SENINYA Se KAN SS 
2 27 PE 
PARA فة أبَيّتاقال‎ 


3797. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Utsman telah menceritakan kepada kami 
Syuraih bin Maslamah dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Yusuf dia 
berkata, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Abu Ishaq dia berkata, aku mendengar Al 
Barra’ bin Azib bercerita, dia berkata, "Pada waktu perang Ahzab atau Khandaq, aku melihat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat tanah parit, sehingga debu-debu itu 
menutupi kulit beliau dari (pandangan) ku, saat itu beliau bersenandung dengan bait-bait 
syair yang pernah diucapkan oleh Ibnu Rawahah, sambil mengangkat tanah beliau bersabda: 
جلا"‎ Allah, seandainya bukan karena-Mu, maka kami tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak 
akan bersedekah dan tidak akan melakukan shalat, maka turunkanlah ketenangan kepada 
kami, serta kokohkan kaki-kaki kami apabila bertemu dengan musuh. Sesungguhnya orang- 
orang musyrik telah berlaku semena-mena kepada kami, apabila mereka menghendaki 
fitnah, maka kami menolaknya.' Beliau menyenandungkan itu sambil mengeraskan suara 
diakhir baitnya." 


LA LA 
gx 


To م‎ 4 2 ME 2 AET - 3 RAW 0 57 و دم‎ KW 
Sa an bi ej A pee Aa 


GK NA SPA 


3798. Telah menceritakan kepadaku 'Abdah bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Abdusshamad dari Abdurrahman -yaitu Ibnu Abdullah bin Dinar- dari Ayahnya bahwa Ibnu 
Umar radliallahu 'anhuma berkata, "Pertama kali (perang) yang aku ikuti adalah perang 
Khandaq." 


Lan. 74. 0 


ور PAPAE Tb 22 A‏ ور y No‏ در ع و سم 
D a a‏ 
te.‏ کر Tuk‏ رو KAH AN‏ 
SELAI Kera ES EA BEN aa per Aa‏ قد گان 
Ata‏ السَّاسٍِمَاكَرَيْنَكَلَمْ GS SA YO BA Ag A AG KANA AN) Jas‏ 
رہ 5 = كو x A <A‏ 


ENG GE NGAHAT BIN‏ طق نكوي قال مَنَ AO‏ يدان 


asa LE UN TA BA ya حَبيبُ‎ Waaa bang GEN EN ا تەق‎ 
NENEK 1 SM Gad AS 
SEAL SSB AE EN KAA PARUNG an 4 Kp 
an ASRI AGA SUWENG EA 


Area A IS #1 A CAME 


3799. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar dia berkata, dan telah 
mengabarkan kepadaku Ibnu Thawus dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar dia berkata, 
"Aku pernah masuk menemui Hafshah, sementara rambut sebelah atasnya masih 
meneteskan air, aku berkata, "Sungguh, keadaan manusia seperti yang telah kamu lihat, dan 
aku tidak mendapatkan bagian sedikitpun dari urusan tersebut." Maka Hafshah berkata, 
"Susullah, sesungguhnya mereka sedang menunggumu, dan aku khawatir sikapmu yang 
tidak bergabung dengan mereka akan menimbulkan perpecahan." Dia tidak membiarkannya 
hingga pergi, ketika orang-orang terpecah, maka Mu'awiyah berkhutbah seraya berkata, 
"Barangsiapa ingin berbicara dalam masalah ini, hendaknya ia menampakkan mukanya 
kepada kami, sungguh kami lebih berhak daripada dirinya dan ayahnya." Habib bin 
Maslamah berkata, "Apakah kamu tidak menjawabnya?" Abdullah berkata, "Aku melepaskan 
jubahku (ujung kain penutup), dan aku berniat mengatakan, "Orang yang berhak dalam 
urusan ini adalah mereka yang memerangimu dan ayahmu atas nama Islam, namun aku 
khawatir mengucapkan satu kalimat yang akan menyebabkan persatuan terpecah belah dan 
menumpahkan darah serta dipahami dariku selain itu, aku teringat terhadap apa yang 
dijanjikan Allah dala surga." Habib berkata, "Kamu telah dijaga dan dipelihara." Mahmud 
mengatakan; dari Abdurrazaq dengan kalimat "Nausaatuha." 


rg 


aka yag و‎ NGABA NE سُلَيَمَانَبْنْصُرَ دِقَالَ‎ E 7 é أي إِسَحَاقَ‎ BASA RE 3 ARA 


SANA 
3800. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abu Ishaq dari Sulaiman bin Shurad dia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda ketika selesai perang Ahzab: "Sekarang kita akan menyerang mereka, dan mereka 
tidak akan menyerang kita." 


SAI ASEAN اپیل‎ PN ep IE Sama JAN AS 


3 


Nara Ira ت‎ pa لَيَهِوَسَلَمَ‎ NGABA KAT A نوع‎ BAGA 
IA GG ANG 


3801. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Isra'il aku mendengar Abu Ishag 
berkata: aku mendengar Sulaiman bin Shard berkata: aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda ketika perang al-Ahzab dimulai: "Sekarang kita akan menyerang mereka 
dan mereka tidak akan menyerang kita, dan kita akan menghadapi mereka." 


Lea مُحَمَد عَنْعَرِيدَهَعَنْعَلٍ‎ NE pe ma و‎ o 


3 
5 


De; CENIE ET ااه‎ SANG SEN SISA a na êh 
JEANS o 


3802. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Rauh telah 
menceritakan kepada kami Hisyam dari Muhammad dari 'Abidah dari 'Ali radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda pada perang Khandaq: "Semoga 
Allah memenuhi rumah dan kubur mereka dengan api karena mereka telah menyibukkan 
kita hingga (tidak dapat melaksanakan) shalat Al Wustha (Ashar) sampai matahari 
terbenam." 


KA 
E 


ADU سَلَمَدَعَنْجَار‎ giok sn Sa Singa PES 


P 


As Por 2 Papa “رم 2 و‎ uU R A و ا‎ 2 236 
GIE 3 BIS Lê Jas IRAMA KS AS AT As si 
+ و وم‎ 


GAS gale: اله‎ Jo NGA SNN IA ISU رسو ل‎ 
C saat Ie BULE Me بُطْحَانَ‎ ala yaah jege 
SANG MAAN 


3803. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah bahwa pada saat perang 
Khandag, 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu datang setelah matahari terbenam 
sambil mengumpat orang-orang kafir seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku hampir saja 
tidak mendirikan shalat hingga matahari terbenam." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Demi Allah, aku juga belum melaksanakan shalat". Kemudian kami singgah 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Buthan kemudian beliau berwudlu' begitu juga 
kami berwudlu' lalu kami mendirikan shalat 'Ashar setelah matahari terbenam. Setelah itu 
beliau mendirikan shalat Maghrib." 


SLM Aa JET AN ee NG SK کرای تا شان عَنَ ابن‎ AS SIA 
IS به‎ Co ری َكَالَمَنَ‎ EEPE pe st اب مَنّ‎ SA prn Ga 


3804. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Ibnu Al Munkadir, ia berkata; aku mendengar Jabir berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada perang Ahzab: "Siapakah yang dapat membawa 
berita musuh kepada kami?". Az Zubair berkata, "Saya." Beliau bersabda: "Siapakah yang 
dapat membawa berita musuh kepada kami?". Az Zubair menjawab: "Saya." Beliau 
bersabda: "Siapakah yang dapat membawa berita musuh kepada kami?". Lagi-lagi Az Zubair 
menjawab, "Saya." Selanjutnya beliau bersabda: "Sesungguhnya setiap Nabi memiliki 
hawariy (pengikut setia) dan hawariyku adalah Az Zubair." 


Aa LG 


soon Selama Umam Ama 3 BS 


CI 


dR BRA Eta PANAI SAH PA Re 
CER ENTE s حرا‎ Yi 


3805. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Laa ilaaha illallahu wahdah, a'azza jundahu 
wa nashara 'abdahu wa ghalabal ahzaab wahdahu falaa syai'a ba'dah (Tidak ada ilah yang 
berhak disembah selain Allah, Yang memenangkan tentara-Nya, menolong hamba-Nya, Dia 
sendiri yang akan mengalahkan pasukan sekutu dan tidak ada sesuatupun sesudah Dia")." 


aa tag NGE ca BAN iba Aina wW SENANG CEANA 
- # PAN AA ر‎ ga NA ار‎ ana 

64 7 و 3 £2 و ر P 2 Aa‏ ھور 2 

3806. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Al 
Fazariy dan 'Abdah dari Isma'il bin Abu Khalid, ia berkata; aku mendengar Abdullah bin Abu 
Aufa radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan 
kebinasaan bagi pasukan Ahzab (sekutu): "Ya Allah, Yang menurunkan Kitab, Yang cepat 


hisab-Nya, kalahkanlah pasukan sekutu. Ya Allah, taklukanlah mereka dan cerai-beraikanlah 
mereka." 


5-8 SA قبن قز‎ das Ba - 


0 a رع‎ 


EENAA ET SAMA Da Se PAN AN VI ai كران‎ Va 

ana ran Beri 6 gaa Lai ES G‏ عَبَدَهُوَهَرَءَالْأَحْرَابْوَخَدَهُ 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada‏ .3807 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dan Nafi' dari‏ 
Abdullah radliallahu 'anhu bahwa apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali dari suatu‏ 
peperangan, hajji atau 'umrah beliau memulainya dengan bertakbir sebanyak tiga kali, lalu‏ 
mengucapkan: "Laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, Lahul mulku wa lahul hamdu wa‏ 
huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. Aayibuuna taa'ibuuna 'aabiduuna saajiduuna lirabbinaa‏ 
haamiduun. Shadaqallahu wahdahu wa nashaa 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdah, (Tidak‏ 
ada ilah yang berhak disembah selain Allah Yang Tunggal. Yang tidak ada sekutu bagi-Nya.‏ 
Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya pujian dan Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu.‏ 
Kita kembali, sebagai hamba yang bertaubat, ber'ibadah, sujud untuk Rabb kita dan yang‏ 
memuji-Nya. Allah Maha Benar dengan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan‏ 
menghancurkan sendiri musuh-musuh-Nya)."‏ 


Bab: Kembalinya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam dari perang Ahzab 


ر 


WENG GA GN عَنْهِسَامعَنأَبِيهِعَنْعَابِسَدَرَضِي‎ AI NA Aga Kab BALE $s 
JS الام‎ LAH JLN 3G SANA KAN, sagita sale? AA s 
aki فر‎ dl A IÁ IKIE AAS oa o 433 
SA sama 


3808. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Numair dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata: Ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali dari perang Khandag, setelah beliau meletakkan 
senjata dan mandi, malaikat Jibril 'alaihis salam datang menemui beliau seraya berkata: 
"Apakah anda hendak meletakan senjata? Demi Allah kami tidak akan meletakkannya. 
Keluarlah anda (untuk memerangi) mereka." Beliau bertanya: "Kemana?" Jibrilmenjawab: 
"Kesana." Jibril memberi isyarat (untuk pergi memerangi) Bani Ouraizhah. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berangkat menyerbu mereka." 


[4 


AWI TANGGA? LG BARA و 1 و‎ 22o 7 A 2 - Pap - PN La tapa 
Jek BEI ge Se ون حارو عن لقنو علال عن‎ Ab PASS 


A 


PA ANN AI جين سار رسا‎ NE KA JAWANE کک کب جر‎ 


3809. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Jarir bin 
Hazim dari Humaid bin Hilal dari Anas radliallahu 'anhu, ia berkata: "Seolah-olah aku melihat 
debu-debu beterbangan di lorong-lorong jalan suku Bani Ghanmin. Hal ini sebagi bukti 
keterlibatan malaikat Jibril -shalawatullah 'alaihi- ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menyerbu perkampungan Bani Ouraizhah." 


AE gen جو نر ی اتتا عن کا ناعم ر‎ BAEN gi ps عمد اله ر 5 محمد‎ SS 
áb; ASN AAA 3s sala sale jas IE قا‎ 


02 w a? 


BLAKA و‎ - A 27 AS Pa aa 2 27 A 5 7 
KN AISI AE SN ea ANG rad بعص‎ 
GAN RR ARBA jea 


3810. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma' telah 
menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhuma, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika perang al-Ahzab: 
"Janganlah seseorang melaksanakan shalat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah." 
Setelah berangkat, sebagian dari pasukan melaksanakan shalat 'Ashar di perjalanan 
sementara sebagian yang lain berkata; "Kami tidak akan shalat kecuali setelah sampai di 
perkampungan itu." Sebagian yang lain beralasan; "Justru kita harus shalat, karena maksud 
beliau bukan seperti itu." Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau tidak menyalahkan satu pihakpun." 


Pena 29 Ba SA AAN NG Yaa NA 


SS sis FA AAN la ABS Do AN Jana JE NG NGE 


2 


DN Sa 5 br PE NGUK a PA AAA KERA 
و‎ A gy - j 


FSI ANGIN PP کک بف عقي‎ EE zi fokis ia sa 


D pu - Aa زوز‎ a 


AI ES NS NI yi PAR zis DIA AS KSL BASA 


حَتَى abi‏ کت نانع عش TEKS BAH‏ 


3811. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Al Aswad telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir. -Dan diriwayatkan dari jalur lain- telah menceritakan kepadaku Khalifah telah 
menceritakan kepada kami Mu'tamir, ia berkata; aku mendengar Bapakku dari Anas 
radliallahu "anhu, ia berkata: 'Seseorang memberikan kebun kurma kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, ketika Bani Ouraizhah dan Bani Nazhir dapat ditaklukkan. Orang itu berkata: 
"Sesungguhnya keluargaku menyuruh aku untuk menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
lalu meminta apa yang telah aku berikan atau sebagiannya." Sementara Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah memberikan kebun kurma itu kepada Ummu Aiman. Lalu Ummu 
Aiman datang dan meletakkan kain di leherku seraya berkata, "Sekali-kali tidak. Demi Dzat 
Yang tidak ada sesembahan selain Dia, janganlah tuan berikan kepada mereka karena tuan 
telah memberikannya kepadaku." Atau sebagaimana yang telah dikatakan. Maka Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu mendapatkan bagian segini." Ummu Aiman 
berkata: "Tidak, demi Allah." Akhirnya beliau memberikan kepadanya. Perawi berkata; "Aku 
kira dia Anas berkata: "Sepuluh kali lipat atau sekitar itu atau sebagaimana yang telah 
dikatakan." 


JNE OL KAKEN HA PKN SIS INSAN PA EKA 
Z .. 


AA 2 ډوو‎ 


ad SAN AA عل‎ | KE EENAA IE) KRK رضي‎ EA 


Pd 


LA 


MLE O? ع‎ -24 As و‎ AG SA 2 
JAS کم أو حور‎ and) قومو‎ PARAS ya ESA جار‎ Ji Saad) ka 


TEE aing aa ING سبي‎ Nn BISA JAN ANG 


3812. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'ad, ia berkata; aku 
mendengar Abu Umamah berkata; aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu 
berkata; "Penduduk Ouraizhah setuju dengan ketetapan hukum yang akan diputuskan oleh 
Sa'ad bin Mu'adz. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk 
memanggilnya, dia lalu datang dengan mengendarai keledai. Ketika dekat dengan masjid, 
beliau berkata kepada kaum Anshar: "Berdirilah kalian untuk pemimpin kalian atau orang 
terbaik kalian". Beliau melanjutkan sabdanya: "Mereka telah setuju dengan keputusanmu." 
Sa'ad berkata: "Aku akan memutuskan kepada mereka, bunuhlah para tentara perang 
mereka dan tawanlah anak-anak dan wanita mereka." Beliau bersabda: "Sungguh kamu 
telah memutuskan hukum kepada mereka dengan hukum Allah." -Atau bersabda- "Dengan 
hukum Raja diraja". 


EM a kam bhs AN, RAK PA حَدَتْمَارَ‎ 


Z 


ira SA 32 BEAN Stade لخندو تر فافز‎ KO لكا هد يو‎ 
agih ga ومام‎ NA JELANG YG EPA بي ويو اير‎ 
466 — éE Aé Na sak Je NG AO دمن قر‎ ya) 


(AN ل ص ا مام‎ w م يم‎ AIR تر‎ Kemana 4 ر اق ر و‎ Ts aké K 


A SENA A Bisi ني‎ 3 ál قال لَب صلا كيهو سدم‎ ae 


A 


KA 2 APAA 5 7 2 22 م‎ A A Wd 

AN sa فما نشك المقاتلةوا‎ AN NG aaa JJ Ladi ASA 
A - 3 200 - Z وار‎ Zeg 2 5 aa a 

KEN ky PEVE) AÍ BASE KA An NAN gi Aa GAN 

A P -‏ ر3 


SEE GANG sê عَلَيْهِوََلَم وخر‎ AA NEG NG NAE أجاهِدَهمَفِيكَمِنْكَوْم‎ side 


PETA‏ فك الخدت 0 EA ES‏ گان قي AE ba‏ 5 حَتَى أَجَاهِدَمْفِيكَ 
SING 2 Lor YP GANG EA Se aa Dean‏ مرا هم 2س KAI AA NG‏ 
laa NGRE aa A3 AAN Na A ES‏ 
ta 0 - ES‏ وار pg 2 E EPA Pad‏ 
SA SE SAN ALAN AN JUS II Je ANN) KE Si‏ ادا 


gé KEM كا كاك متكا‎ E 
3813. Telah menceritakan kepadaku Zakariya' bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha, ia berkata, "Sa'ad terluka pada perang Khandag karena panah seorang 
Quraisy bernama Hibban bin 'Arigah, -dia adalah Hibban bin Qais dari Bani Ma'ish bin 'Amir 
bin Lu'ay- Dia memanahnya tepat mengenai urat bahu Sa'ad. Kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam membuatkan kemah dekat masjid supaya mudah menjenguknya. Ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali dari perang Khandag, beliau meletakkan 
senjata lalu mandi, Malaikat Jibril 'alaihis salam datang menemui belaiu sambil mengibaskan 
debu dari kepalanya seraya berkata: "Apakah anda hendak meletakan senjata? Demi Allah, 
kami tidak akan meletakkannya. Keluarlah anda (untuk menyerbu) mereka." Beliau bertanya: 
"Kemana?" Jibril 'alaihis salam memberi isyarat (untuk menyerbu) Bani Ouraizhah. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat menyerbu mereka. Akhirnya Bani Ouraizhah 
sepakat tunduk pada hukum beliau. Namun beliau menyerahkannya kepada Sa'ad. Sa'ad 
lantas berkata; "Aku akan memutuskan (hukuman) kepada mereka, agar tuan membunuh 
para tentara perang mereka dan menawan wanita dan anak-anak mereka serta membagi- 
bagikan harta mereka." Hisyam berkata: Bapakku telah mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah 
bahwa Sa'ad berkata: "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa tidak ada yang 
lebih aku sukai untuk berjihad (berperang) di jalan-Mu daripada memerangi kaum yang 
mendustakan Rasul-Mu shallallahu 'alaihi wasallam dan telah mengusir beliau. Ya Allah, aku 
mengira bahwa Engkau telah menghentikan perang antara kami dan mereka. Seandainya 
masih ada perang melawan Quraisy, panjangkanlah umurku supaya aku dapat berjihad 
melawan mereka di jalan-Mu. Sekiranya memang benar Engkau telah menghentikan perang, 
pancarkanlah lukaku ini dan matikanlah aku karenanya." Maka memancarlah darah dari 
dadanya. Dan tidak ada yang mencengangkan mereka saat dimasjid di dalam tenda Bani 
Ghifar, kecuali darah yang mengalir. Mereka berkata: "Wahai penghuni tenda, apakah yang 
datang kepada kami ini dari arah kalian?." Ternyata luka Sa'ad menyemburkan darah lalu dia 
meninggal karena lukanya itu. Semoga Allah meridlainya".. 


EENIGE SANA KAA a Aa AN Si 


a 


A Pu, < SLA 2? 2 عله ر‎ ZA 
s6 SNG yi ANA aa هاجو‎ a ا‎ álj- 


AH ANG 33 Sala IL AN JIE CE AAS sab عَدِي ب‎ 225 


A 


AEAT 


3814. Telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Minhal telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Adi dia mendengar Al Bara' radliallahu 
'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Hassan: "Seranglah 


mereka, atau hancurkanlah mereka, karena jibril selalu bersamamu". Dan Ibrahim bin 
Thahman menambahkan dari Asy Syaibani dari 'Adi bin Tsabit dari Al Bara’ bin 'Azib ia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Hasaan bin Tsabit pada 
perang Ouraizhah: "Seranglah kaum musyrikin, karena jibril selalu bersamamu." 


Bab: Pertempuran Dzatur Riqa` 


قال بُو َد الهو و قال لي ABE‏ جاخ PE E ENG L‏ باي A‏ َنأ يسمه 


r 


IPTE, عَلَيَهِوَسَلَّمصَلَّيأَصْحَابِف الْحَوْ‎ Pat صل اله‎ IKEA ندال رضي‎ BE 
Pena Pas NGABA Te EA قال‎ ea 


4 


EG y Lia 5‏ عن BA ha Suay Galah DIA ja PENA SA‏ م 
A AM PAC, RIRIA TE Seal NEK KA aa‏ معت جَابِرَ اخْرَ xÍ KETAR‏ 


5 


ANA Pn jae Uli ia WA SJ Snp É Mera‏ بتع يق 


g‏ ا 


MEA Ie Sea pa Pat NGABA NGA 
R PAM - 


3815. Abu Abdullah dan Abdullah bin Raja' berkata kepadaku, telah mengabarkan kepada 
kami "Imran Al Gaththan dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah 
radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para shahabat beliau 
merasa khawatir (serangan musuh) pada perang ketujuh yaitu perang Dzatur Riga'. Ibnu 
'Abbas berkata: Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam melaksanakan shalat khauf di Dzi 
Oarad." Bakr bin Sawadah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ziyad bin Nafi' dari 
Abu Musa bahwa Jabir menceritakan kepada mereka: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat bersama mereka pada perang Muharib dan Tsa'labah". Dan berkata 
Ibnu Ishag aku mendengar Wahb bin Kaisan aku mendengar Jabir: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam keluar menuju Dzatur Riga' dan melewati daerah Nakhl. Beliau bertemu dengan 
rombongan dari suku Ghathafan namun tidak terjadi peperangan, ternyata satu sama lain 
dari kedua kelompok saling dihinggapi rasa takut. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat khauf dua raka'at." Yazid mengatakan dari Salamah: "Aku ikut perang 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat perang Al Oard." 


SANGE PNBP NE Pp PETA AS NA لس‎ 


A 


PERSIS pa BN AA AN ala جام‎ ISL AN رض‎ 


2 


DHAN SRA NJÊNG se bebis GUE AS 1 CS 13‏ قَسُمَيَتَعَروَةَڌات 


Hae, Ne و‎ a 2 
Late P OATI sÉ 2833 ae 


WA 


مان 


3816. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Ala' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa 
radliallahu "anhu berkata: "Kami keluar bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam dalam 
suatu peperangan. Saat itu kami berjumlah enam orang dan kami hanya memiliki satu ekor 
unta yang kami gunakan secara bergantian. Kaki-kaki kami menjadi tipis (kerena berjalan) 
begitu juga kuku menjadi tipis hingga kuku-kuku kakiku tercabut. Kami lalu membungkus 
kaki-kaki kami dengan khirag (sobekan-sobekan kain), oleh karena itu perang itu dinamakan 
perang Dzatur Riga', karena kami membalut kaki-kaki kami dengan khirag." Abu Musa telah 
menceritakan kepada kami hadits ini, namun dia tidak menyukainya. Dia berkata: "Apa yang 
telah aku lakukan dengan menceritakannya?". Seakan-akan ia tidak suka menampakkan 
amalannya. 


B 


ر Na‏ ور و - 7 وس > وس 27 Er 2 LL AN‏ و Tb KAU‏ 
anna Sa‏ عَنَمَالِكِعَنَيَرِْيدَ بن رو مَارَعَنَصًالح بن خواتِ عَمَنَ شهد رسو ل de‏ 


” zaii PANA GEL TS Tr Saka ya í 


- 
A 


A 2 


UNS ATI LAN SA Api yi E AA 


2 


36 Sen BER EN ai PE ESA وي‎ Su DAS Mar adas AN 
KAN a AEA 27 اشع 1م رر گر‎ ” iya و ال“ ک2‎ 2 4 2 
صلاة‎ ea صل اللهُعَ ليه‎ A > SEA Joe aa ia wia 


EF D KATATA GAS الْحَوْفِكَالَمَالِكُوَدَلِكَ‎ 
3817. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id dari Malik dari Yazid bin Ruman 
dari Shalih bin Khawwat dari orang yang menyaksikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat khauf saat perang Dzatur Riga', bahwa sekelompok pasukan berbaris 
dalam shaf bersama beliau, sedangkan kelompok lain berjaga-jaga menghadap musuh. 
Beliau lalu shalat beserta kelompok pertama satu raka'at, beliau tetap berdiri sementara 
kelompok tersebut menyelesaikan shalat mereka masing-masing, setelah itu mereka 
beranjak dan berjaga-jaga menghadap musuh (menggantikan kelompok kedua). Kemudian 
datang kelompok lain yang semula berjaga-jada lalu shalat satu raka'at bersama beliau dari 
shalat beliau yang masih kurang, kemudian beliau duduk. Sedangkan kelompok kedua, 
menyelesaikan kekurangan raka'at mereka masing-masing, setelah itu beliau salam bersama 
mereka." Mu'adz mengatakan: telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Abu Az Zubair 
dari Jabir ia berkata: "Kami bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam di wilayah Nakhl". Lalu 
Jabir menceritakan tentang shalat khauf. Malik berkata, "Ini adalah keterangan yang paling 
baik yang pernah aku dengar tentang shalat khauf." 


,259 ر ق KO,‏ وم 2 EEES‏ 2 

gana ah عن يحيى بر‎ E daa بن‎ pl 5 EE ١ Aq 
da a Lg. ui - 8.4 KE, E با‎ Lg KL 5 2 
طايقة‎ gak AANG SA TERLENA Ea ek 


Í 


aa SRS as NG كناخ لو‎ Jaa Sasa بالدية‎ NANG و هم إل الْعَدْوَ‎ pe 


ANGSA کیم م ر‎ KOS ad) Nenas NA TN sa 


A ر ور‎ 35 7 2 a, AC 
Aa A سَجَدَكَيْنِ دام مسَدد حدئتا يحب عَنْشْعَبَةعَنَعَبَدِ‎ TAK دت‎ 95 385 73 


0 7 و و EA‏ مم واس :12و 0 رور و ر 21244 bez‏ كو KS‏ ورم ىم 
A‏ 


SA HA EN AHA Aa زم عن يی سمح‎ Jaga Seda 3 


PALA صل‎ LAN NGANG AA. ME Ia Sae ni ANNA 5 


KANA TEH 


3818. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id Al Qaththan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Al Qasim bin Muhammad dari 
Shalih bin Khawwat dari Sahal bin Abu Hatsmah ia berkata: "(Dalam shalat khauf), imam 
berdiri menghadap giblat, sedangkan satu kelompok shalat bersama imam dan sekelompok 
lainnya menghadap ke arah musuh. Imam shalat bersama kelompok orang yang bersamanya 
(kelompok pertama) satu raka'at, setelah itu mereka berdiri dan ruku' untuk diri mereka 
masing-masing satu kali ruku' dan dua kali sujud ditempatnya. Lalu kelompok yang satu 
(kelompok kedua) pergi menempati kelompok yang lain (kelompok pertama), seterusnya 
mereka (kelompok kadua) shalat satu raka'at bersama imam, maka imam telah mengerjakan 
dua raka'at, kemudian kelompok kedua melanjutkan sekali ruku' dan dua kali sujud." Telah 
menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah 
dari Abdurrahman bin Al Qasim dari Bapaknya dari Shalih dari Sahal bin Abu Hatsmah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits diatas. Telah menceritakan kepadaku 
Muhammad bin Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Hazim dari 
Yahya dia mendengar Al Oasim telah mengabarkan kepadaku Shalih bin Khawwat dari Sahal 
dia menceritakan kepadanya dengan ucapannya ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Laits 
dari Hisyam dari Zaid bin Aslam bahwa Al Qasim bin Muhammad menceritakan kepadanya 
bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam malaksanakan shalat (khauf) saat terjadi perang Bani 
Anmar." 


NG 


4 


e 1 235 oR ا ا‎ 


3819. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Ibnu Umar 
radliallahu 'anhuma berkata: 'Aku pernah ikut perang bersama Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam ke arah Najed, ketika posisi kami berhadapan dengan musuh, kami mengerjakan 
shalat sambil menghadap ke arah musuh." 


Ra A 2 G 2 2 2 3 < 4 2 َي و‎ SA 52 Pari 0 4 
عَنَأَبِيه‎ TAS PAN 3 MALE PNS ee Si PSS AA Ss 


A G PA 
A Ba م‎ EA 8 


26 PNG gas gi Yak seni, SEA حى‎ degl GAN a Pena 
MB ماعل‎ san SAN AAN ای أ‎ AIA 
RASA 313 3 NS 2317 قاو‎ aé 


3820. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah bin 
Umar dari Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat bersama salah satu 
kelompok, sementara kelompok yang lain (berjaga-jaga) menghadapi musuh. Kemudian 
kelompok yang shalat bersama beliau beranjak dan menempati posisi kelompok yang 
semula menghadap musuh, lalu kelompok yang semula berjaga-jaga (menghadapi musuh) 
datang, kemudian beliau shalat bersama mereka satu raka'at lalu salam. Selanjutnya satu 
kelompok menyelesaikan raka'at mereka begitu juga kelompok yang satu lagi menyelesaikan 
raka'at mereka." 


1G 


ا LA SUS‏ عن الرهُري قال b‏ سِتَانوَأَبُوسَلْمَةَأَنّجَابِرَاأخْي رَأتَهْعَرَ 
ا 21244 OPE‏ 27 
a‏ الوص الله 550 


3821. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Sinan dan Abu Salamah bahwa 


Jabir mengabarkan bahwa dia pernah ikut perang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ke arah Najed." 


Lo 8... mi Pn ر‎ 
عَتِبِقِعَنَابَنْشِهَابٍعَنْسَِانِبنٍأَبي‎ aah SA Dea bea 5 إ#ماعيل قال حدثنِي أخي‎ CSS 


sa 


Jagat اع‎ IN عند لوي لهاع امَعَرَسُو‎ PE PAN 
كنم الاپ ةف و اد كير الْعِضَاوِقَمَرَلَ‎ ri gale: لال صل ال‎ AJB ne Jas 
BI MA JELANG SNG SÊ 5 eka ga SAN 
dagelan NG سو مسي د دسو‎ 
PA GEN) ali: IN قال د رل اض‎ AKUN Ken Pisa 


KE جَالش‎ sa deh pat BEA يروص‎ SU 


LAN 


mi 
A 


AS قال‎ Pena Ea ناي‎ BANG TAMAN ANE AP 


Ta 


A A 
A 7 $ f 0 -5j ; "3 7 Z < 5 < 5 4 A pa فا مير‎ 21 LG R 7 A 
TEE N TETA 
: A 


Dain péh Bala sadé Jaga aa کو‎ ER 
SAN aga : NN ea a. كال اكه‎ jadi ONE HSNI, BS 


senja JAG see CE saka, Jaba A 
2 -3 HA PA PEA 2 182 ué + رع ار وام در‎ 
Pan na One A H jêng bê EN مدد‎ NG 0S Gp AN 33 وَسَلم‎ 


PA 
Ja PA 


Ad : TN ea RE FEE sasih saw 4 
yo PRA PAM “عليه‎ AN الي‎ ki LA sin MU 
KN e PATA 
3822. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad bin Abu 'Atiq dari Ibnu Syihab dari Sinan bin Abu 
Sinan Ad Du'ali dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, dia mengabarkan kepadanya 
bahwa dia pernah ikut perang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ke arah Najed. 
Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kembali, dia ikut kembali. Sewaktu hari mulai 
siang, mereka tiba di dekat lembah yang banyak pepohonan berduri. Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam singgah, sementara para shahabat berpencar mencari 
pepohonan untuk berteduh. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sendiri singgah di bawah 
pohon sambil menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Jabir melanjutkan; "Maka 
kami tidur sejenak. Tidak lama kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil 
kami, ketika kami mnemui beliau, ternyata dihadapan beliau ada seorang Arab Badui sedang 
terduduk. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang ini telah mengambil 
pedangku saat aku tidur, lalu aku bangun sedangkan tangannya telah memegang pedang 
yang terhunus, dia berkata kepadaku: "Siapa yang dapat melindungimu dariku?". Aku jawab: 
"Allah". Namun sekarang dia tengah terduduk lesu." Rasulullah Shallallhu 'alaihi wa salam 
tidak menghukum orang tersebut. Aban berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir ia berkata; "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dalam perang Dzatur Riga'. Ketika kami mendapatkan pohon sebagai tempat 
berteduh, kami peruntukkan pohon itu untuk istirahat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Tiba- 
tiba seorang laki-laki musyrik datang, sementara pedang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tergantung di pohon tersebut. Laki-laki itu langsung mengambil pedang tersebut sambil 
berkata: "Apakah engkau tidak takut kepadaku?". Beliau menjawab: "Tidak". Orang i tu 
berkata lagi: "Siapa yang dapat melindungimu dariku?". Beliau menjawab: "Allah". Kemudian 
para shahabat mengancam orang itu. Tidak lama kemudian shalat didirikan, maka beliau 
shalat dengan satu kelompok sebanyak dua raka'at lalu kelompok ini mundur, Kemudian 
beliau melanjutkan shalat dua raka'at dengan nelompok lain, sehingga Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melaksanakan shalat empat raka'at, sementara masing-masing kelompok 
shalat dua raka'at." Musaddad mengatakan dari Abu 'Awanah dari Abu Bisyir: "Nama laki-laki 
musyrik itu adalah Ghawrats bin Al Harits." Saat itu dia tengah mengikuti perang Khashafah." 
Abu Az Zubair mengatakan dari Jabir: "Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di 
daerah Nakhl lalu beliau shalat khauf." Abu Hurairah mengatakan: "Aku shalat bersama Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam pada perang Najed yaitu shalat Khauf. Padahal Abu Hurairah 
datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (masuk Islam) pada saat perang Khaibar." 


Bab: Pertempuran Bani Musthalig 


GA, r 


AN قر و و 0 > و‎ SANG $ AN PAK (ra 


و 21437 ا PAT 5 AA KAA FTA EP 2 LA‏ 12م LAA AT 54 A‏ م 


LA 


INA‏ مسد sasa ae‏ فك و متام 
من سبي SA A SA LAN AA AN‏ و فافزل 
MAM Ata, ANANE‏ طهر Vai re ANETES AAS ISU‏ 
SA ga SIA Ai‏ 


3823. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Muhammad bin Yahya bin Habban 
dari Ibnu Muhayriz bahwa dia berkata: "Ketika aku masuk masjid, aku melihat Abu Sa'id Al 
Khudri, lalu aku duduk di sampingnya. Aku bertanya kepadanya tentang 'azal (senggama 
terputus). Abu Sa'id menjawab: "Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah keluar pada perang Bani Al Mushtahalig, kemudian kami berhasil menawan para 
wanita dari keturunan 'Arab, kami tertarik dengan para wanitanya hingga kami merasa ingin 
memilikinya, sementara kami lebih menyukai untuk melakukan 'azal. Lalu kami saling 
berkata, "Kita melakukan 'azal padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di 
tengah-tengah kita, sementara kita belum menyanyakannya kepada beliau." Akhirnya kami 
bertanya kepada beliau tentang masalah ini. Beliau menjawab: "Tidak sebaiknyakah kalian 
untuk tidak melakukannya? Sebab tidak ada satu jiwapun yang telah Allah tetapkan akan 
tercipta hingga hari kiamat kecuali dia pasti akan tercipta." 


NGANA PE 2G PENGEN MEA gana 


LA 


ahad كثِير‎ 1 0 PIA an سمغ‎ EA SAI A63 
NI USS 235532 فِالشَّجَرِيِسَتَظِلُونَوَبَيّنا‎ ING Aka ál sk A كك‎ 0 


Ak رهن م م‎ ING A Se NG NI? <. NANI MAWA 
ey sang $ GANG iaae Man 63 
Faa niis Sa INA JUS bisa sal َل‎ DE هو‎ ENG aab LG 


5 


Pata GILA صي‎ ANI ani هَذَاقَالَوَآ لم‎ a 


3824. Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazzag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari 
Jabir bin Abdullah ia berkata, "Kami pernah ikut perang bersama Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam di wilayah Najed. Ketika waktu isirahat siang tiba, di saat beliau berada dekat 
lembah yang banyak pepohonan berduri, beliau singgah di bawah pohon untuk berteduh di 
bawahnya sambil menggantungkan pedangnya di pohon tersebut. Sedangkan orang-orang 
berpencar mencari pohon untuk berteduh. Tatkala kami sedang beristirahat, tiba-tiba 


Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menyeru kami, kami langsung bergegas mendatangi 
beliau. Ternyata seorang Arab badui tengah terduduk lemah dihadapan beliau. Beliau 
bersabda: "Orang ini mendatangiku saat aku tertidur lalu mengambil pedangku. Ketika aku 
terjaga, dia sudah berada di kepalaku dengan menghunuskan pedang seraya berkata, "Siapa 
yang dapat melindungimu dariku?". Aku menjawab: "Allah." Kemudian dia memasukkan 
pedang itu ke sarungnya sambil tertududuk lemas seperti ini." Jabir berkata, "Dan Rasulullah 
Shallallhu 'alaihi wa salam tidak menghukum orang itu." 


Bab: Pertempuran Anmar 


GAS 53 aa Par IE KAS SS انآ ي‎ EAST Usa 


- 
1 rana 


a 3 Pedas NE‏ عَلَ sía‏ حلته تمتو AN Ba‏ ق 


3825. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dzi'b telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abdullah bin Suragah dari Jabir bin 
Abdullah Al Anshari ia berkata: "Pada saat perang Anmar, aku melihat Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam shalat sunnah di atas tunggangannya menghadap ke arah timur." 


Bab: Hadits Ifki 


; SI PE AAL Sea PESAN یز‎ ES 


ke 


2 7 Bp ورو‎ La 57 » G رك ر درو‎ A علقمة‎ 3 
WE SA AN sa القند‎ KDA د‎ SKN 


“G6 2 هوم م 0 ترات ال ل و نه‎ 7 A وم‎ 
SRS 3 NGGI YI JAG AN gag Ae Ia NG? عَايشَةَرَ‎ 


ا 


Kirtz ER عَىلِحَدِيهَامِنبَعْضِ‎ I a An 

A Sea LA 

P AAS SG) ala GILA YEN 2S اقَالَتعَايسَّهُ‎ a 
ssi Soise eiia caga gaii aiet حَرَعَسَهَمَهَاخَرَجَبَارَ ا‎ 


A 


BI رليات‎ ap SEN صلی‎ AN at Hans 


A P E A oh‏ ر zi‏ و 
AIA‏ عسو Mas 5 éag A 3 ANA SESI‏ 


A 


Ay 


Big bidije SIN gd جين‎ LL جيل‎ NGANG aa aapa 355 JAS 
giii 38 ع ظقار‎ sabak hati IE ads; A sah 


0 


| A3 BA saika ANEA EE ا‎ 


LA 


G2 NGGI KLS sasa sai ip ME CS NM َو جي قر حَلو ڪل‎ 
ti ings MBA SEA ANN MEN BAN AKI sate 


A 


Paan BADA A فَسَارُواوَوَجَرَّتعِتَدِيبَعَدَ‎ KAN 1 € BA KRS b IK 


ERRA SN PRE ۾ ولا ميټ‎ Car D 
ASMA LAN AP ANGER عَيْنِي‎ MEI | san Ma مو‎ 
S3 Se Stm Aah Bas NAN AI Batere sal: SAN SAN 
ISA Bgn تو جهي‎ A AA net A بل الجا ب‎ 
iii 


gon Ta Bea ja ~ í 55 PERANG KIE قر‎ 
شاع‎ KS wi EE KENA Pesing مََهَلَكَوَ‎ 


Ae SARAN Hans SRG Ni z MERRE 


0 2 2 >% 2 A AL ata 
NISN Jalak as dhasi D Aa FN GAN AA 


A 47 


Kat AÉ £ كان آخر مولا له اروم‎ Ana Mitha daa ES 
ABG HAK AGA Ma AMBA NG كمَاقَالَاللَمُتَعَالَ و إن كير ذلك يقال عبد اله‎ 


¿Í m e sa pa. Luas o 


A 


É Fala Pa 54 ZA nadha, s oo 
a ZR A DZ? 


KISS EA êmas ah‏ ييي ول اشع NAN‏ کر ع 


KANGEN SAK JII EN SNE گا متم رکا و‎ spa KA agha 
AL, SES ةقب العا بطو‎ ANG Mo قر یام ب تتاقالت وام اام‎ 


Sr ni SERA MAJA AAN AN HE AA al 
AAN NG طحب‎ sa AN aa SE Peni e NG 


e . T 2 2 í Li 
SAE ga gga Laj FA tai Ata ga Sêga اقلت أا و‎ 


SETEL نَسَمَعِى‎ BER GN ENGO SANA seng icla نس‎ a 


SBL‏ بق AR pis GENG JANI‏ م ی NO bat‏ بيد 


ba NGAEN عليه و سم فلم قال گيٽ ت يڪ‎ 58 WAE 
2 4 و‎ TL 


en ARE LA ISA Pure رید اناس الد‎ KA 
Jê- K kab sisi PAGAREN Pa ya قات ياه‎ LANG as kh vå 


ads eS SETAN ALE SA حا هاضر‎ 

AG e Ta SR 

BAN wa Lali ESA Ka SN, na NEH SU 
A 


KPA ANA NG SAB SAS segla sasé‏ اا شير PAUK‏ اق 


sal sat ag GEA KAN رسو‎ NGANGGEN ay 
INI ماقا یار شو للع مضق يق‎ GL YAN EN AN KAWA AY Tat 
335 PALA LAI وسل الْجَارِيدَتَصَدُقَكَكَالت فَدَعَارَسُو‎ nak السا سو اها‎ 
اط‎ Park Hb ken Hutan CEARA CEATA 


ga BAE AN JL enné E TAN 3‏ اله 
قن Gal‏ لا aaa‏ لل جد Kl‏ قَقَالَيَامَعَسَرَ الْمْسَلِمِينَ 


2 


Pak کر‎ 2? 


Ss Aan SEN GA Sea Pena 
Kiii, b اا ُو‎ KAKAK ANN Jas ENE 


Ti MIRAS FS) das 315 GELI س صر‎ PANA BATA لاه‎ PANAGAN IA 


A 


LA 


(AA هو‎ padi yank Li AS Es NENG چو‎ Na ABE AR AN AN 
KN LAN aia, EN 5 َلك‎ ISIS = GA PAN A 
A 


BERAT ANAA DONGA LG KAGAN تفغ و لا‎ T SAS 
جال عن‎ AAA AEA AVIES SEEGE aa aa gas Ab 


LI 


den PAKEAN san 3 م وال‎ SN فِقنَكَالَتَ قَتَارَ‎ aU 


KAN pak سم‎ ALAN LE 253 BASE KA GE و سکم قا‎ 


A 


Wan Na 0 
SÍ کو يمحي‎ SESALI MEN AN NAS ES 3 KA 3 
Mean AA A mE hasan jasa 


KIR SAN 3 ni مُنَذقِيلَ مَاقِيلَ كَبَلَهَاوَقَدَلبِتَسَهمَالَايُو‎ 
BA PS NS D a Aetta Al 
SALA E Ada ile pe ine 

cala YENG kabak Laa EA A AE AI رسو‎ AI 
PN ANA BAN HOBI FE laga ولا اسع‎ 


2 


D) sêlang GAN Sana D وا‎ Aga ea rare 
DA 


A و‎ 
BAG A AN an na MI EA kaa pal رشو ل اله صل‎ 


Tn s3) 22 E Ya basin 


JIN BI ak AH A33 Pa: 
2 15 NE EA pa دُعَلَ‎ Kate Nak قصب‎ | Men سف‎ SANG 


2221.22 22 -i ار‎ a 0 w7 ار‎ DAR ی‎ MANG 
BIEBER TA Aa AANG paka حيبذ بر‎ INA عَلَّ فِرَائيوًا‎ 


- - LL - - 2 
25 A و 2 و 247 كو‎ ge 3G KY als Ko ft c 27. NAN 2322 م‎ “Tt s 4 2A 
Z - 


MERA AA Ga NGANAN SANGAN IL po ل الله‎ #35 
و أ‎ 


LA 


ss KEMANA Na KEN aa 


r r 


NA ATAP NANA ana BIAN Ina AN akan BELA 


Prg 


KUMAR a NGANG کات اول‎ bêlang هو‎ patah : NGNE 


a WAS INA EA مي‎ AAA KA 
PES PG ana Kab SEL Ardan IKA, A5 


yee 


shi SÁN عیمس طحب آنا لر امهو‎ GLS GIA SS A 


X 
Ne 


WA r ورو‎ AA رع‎ GA NAK AAZ MA sg 
235 SEA BN Ea IN لو‎ SEN NG GG ba ITE AN SERA 
PAT TAI Agan TENG Gas NYAN A S ie 


4 


Nasa 


[4 
51 


RE jitec aG 33‏ غوس مال بر 
عو فو و E Men‏ نمي ر 
Perang‏ هي التي asas Íg} TA son gE‏ 
a AVR a nga KAA 5 La‏ 
CREENA MEA an NG NAMA: AN Penta AG‏ 
Mai DA LKS Go A BALI HIS‏ قط ات Jawan ANA KA‏ 


الله 


2? 4 


jin 


3826. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab ia berkata; telah menceritakan kepadaku 
'Urwah bin Az Zubair dan Sa'id bin Al Musayyab dan 'Algamah bin Wagash Al Laitsi dan 
'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Uqbah bin Mas'ud dari 'Aisyah radliallahu 'anha istri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu ketika orang-orang penuduh berkata kepadanya seperti 
apa yang telah mereka katakan. Mereka semuanya bercerita kepadaku, sekelompok orang 
becerita berdasarkan apa yang disampaikan 'Aisyah dan sebagian lagi hanya perkiraan 
mereka, lalu aku menetapkan hadits dari kisah-kisah yang berkenaan dengan peristiwa ini 
dan aku juga memasukkan hadits-hadits dari mereka yang diceritakan kepadaku dari 'Aisyah 
dan sebagian lagi hadits saling menguatkan satu sama lain, dimana mereka menduga kepada 
sebagian yang lain, mereka berkata 'Aisyah berkata: "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam hendak mengadakan suatu perjalanan, beliau biasa mengundi diantara istri-istri 
beliau, jika nama seorang dari mereka keluar, berarti dia ikut bepergian bersama beliau. 
Pada suatu hari beliau mengundi nama-nama kami untuk suatu peperangan yang beliau 
lakukan, maka keluar namaku hingga aku turut serta bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam setelah turun ayat hijab. Aku dibawa didalam sekedup dan ditempatkan 
didalamnya. Kami lalu berangkat, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selesai dari 
peperangan tersebut, kamipun kembali pulang. Tatkala kami dekat dengan Madinah, beliau 
mengumumkan untuk beristirahat malam. Maka aku keluar dari sekedup saat beliau dan 
rombongan berhenti, lalu aku berjalan hingga meninggalkan pasukan. Setelah aku selesai 
menunaikan keperluanku, aku kembali menuju rombongan, betapa terkejutnya aku, ketika 
aku meraba dadaku ternyata kalungku yang terbuat dari negeri Zhafar terjatuh. Maka aku 
kembali untuk mencari kalungku. Aisyah melanjutkan; "Kemudian orang-orang yang 
membawaku datang dan membawa sekedupku, dan menaikkannya di atas unta yang aku 
tunggangi. Mereka menduga aku sudah berada didalam sekedup itu. Memang masa itu para 
wanita berbadan ringan, tidak terlalu berat, dan mereka tidak banyak daging, mereka hanya 
makan sesuap makanan. Oleh karena itu orang-orang yang membawa sekedupku tidak 
curiga dengan ringannya sekedupku ketika mereka mengangkatnya. Saat itu aku adalah 
wanita yang masih muda. Lalu mereka menggiring unta dan berjalan. Sementara aku baru 


mendapatkan kembali kalungku setelah pasukan telah berlalu. Aku lalu mendatangi tempat 
rombongan berhenti, namun tidak ada seorangpun yang tertinggal. Setelah itu aku kembali 
ke tempatku semula dengan harapan mereka merasa kehilangan aku lalu kembali ke 
tempatku. Ketika aku duduk, aku terserang rasa kantuk hingga akhirnya aku tertidur. 
Shafwan bin Al Mu'aththal As Sulami Adz Dzakwan datang menyusuk dari belakang pauskan, 
kemudian dia menghampiri tempatku dan dia melihat ada bayangan hitam seperti orang 
yang sedang tidur. Dia mengenaliku saat melihat aku. Dia memang pernah melihat aku 
sebelum turun ayat hijab. Aku langsung terbangun ketika mendengar kalimat istirja'nya, 
(ucapan innaa lillahi wa inanaa ilaihi raji'un), saat dia mengenali aku. Aku langsung menutup 
mukaku dengan jilbabku. Demi Allah, tidaklah kami berbicara sepatah katapun dan aku juga 
tidak mendengar sepatah katapun darinya kecuali kalimat istirja'nya, dia lalu menghentikan 
hewan tunggangannya dan merundukkannya hingga berlutut. Maka aku menghampiri 
tunggangannya itu lalu aku menaikinya. Dia kemudian berjalan sambil menuntun 
tunggangannya itu hingga kami dapat menyusul pasukan setelah mereka berhenti di tepian 
sungai Azh Zhahirah untuk singgah di tengah panasnya siang. Aisyah berkata: "Maka 
binasalah orang yang binasa." Dan orang yang berperan besar menyebarkan berita bohong 
ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul." - 'Urwah berkata: Dikabarkan kepadaku bahwa 
Abdullah bin Ubay menyebarkan berita bohong itu, menceritakannya, membenarkannya dan 
menyampaikannya kepada orang-orang sambil menambah-nambahinya- 'Urwah juga 
berkata: "Tidak disebutkan orang-orang yang juga terlibat menyebarkan berita bohong itu 
selain Hasaan bin Tsabit, Misthah bin Utsatsah dan Hamnah binti Jahsyi. Aku tidak tahu 
tentang mereka melainkan mereka adalah sekelompk orang sebagaimana Allah Ta'ala 
firmankan. Dan yang paling berperan diantara mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. 
'Urwah berkata, 'Aisyah tidak suka mencela Hassan, dia berkata bahwa Hassan adalah orang 
yang pernah bersya'ir: "Sesungguhnya ayahku, dan ayahnya serta kehormatanku adalah 
untuk kehormatan Muhammad sebagai tameng dari kalian." Selanjutnya 'Aisyah berkata: 
"Setibanya kami di Madinah, aku menderita sakit selama satu bulan sejak kedatanganku, 
sementara orang-orang sibuk dengan berita bohong yang diucapankan oleh orang-orang 
yang membawa berita bohong. Sementara aku sama sekali tidak menyadari sedikitpun 
adanya berita tersebut. Namun aku curiga, bila beliau shallallahu 'alaihi wasallam hanya 
menjengukku saat sakitku dan aku tidak merasakan kelembutan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti yang biasa aku dapatkan dari beliau ketika aku sedang sakit. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam hanya masuk menemuiku dan memberi salam lalu bertanya: 
"Bagaimana keadaanmu", lantas pergi. Inilah yang membuat aku gelisah, namun aku tidak 
menyadari adanya keburukan yang sedang terjadi. Pada suatu hari, aku keluar (dari 
rumahku) saat aku merasa sudah sembuh. Aku keluar bersama Ummu Misthah menuju Al 
Manashi', tempat kami biasa membuang hajat dan kami tidak keluar kesana kecuali di 
malam hari, Hal itu sebelum kami membuat tempat buang hajat di dekat rumah kami. 
'Aisyah berkata: "Dan kebiasaan kami sama seperti kebiasaan orang-orang Arab dahulu, bila 
buang hajat diluar rumah (atau di lapangan terbuka). Kami merasa tidak nyaman bila 
membuat tempat buang hajat dekat dengan rumah-rumah kami". 'Aisyah melanjutkan: 
"Maka aku dan Ummu Misthah, -dia adalah anak Abu Ruhum bin Al Muthallib bin Abdu 
Manaf, sementara ibunya adalah anak dari Shakhar bin 'Amir, bibi dari ibu Abu Bakr Ash 
Shiddig, sedangkan anaknya bernama Misthah bin Utsatsah bin 'Abbad bin Al Mutahllib- 
setelah selesai dari urusan kami, aku dan Ummu Misthah kembali menuju rumahku. Tiba- 
tiba Ummu Misthah tersandung kainnya seraya berkata: "Celakalah Misthah." Aku katakan 
kepadanya: "Sungguh buruk apa yang kamu ucapkan tadi. Apakah kamu mencela seorang 
laki-laki yang pernah ikut perang Badar?" Dia berkata: "Wahai putri, apakah anda belum 


mendengar apa yang dia ucapkan?". Aku bertanya: "Apa yang telah diucapkannya?" Ummu 
Misthah menceritakan kepadaku tentang ucapan orang-orang yang membawa berita bohong 
(tuduhan keji). Kejadian ini semakin menambah sakitku diatas sakit yang sudah aku rasakan. 
Ketika aku kembali ke rumahku, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam masuk menemuiku 
lalu memberi salam dan bersabda: "Bagaimana keadaanmu?". Aku bertanya kepada beliau: 
"Apakah engkau mengizinkanku untuk pulang ke rumah kedua orangtuaku." 'Aisyah berkata: 
"Saat itu aku ingin mencari kepastian berita dari pihak kedua orang tuaku." Maka Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam memberiku izin, lalu aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibu, apa 
yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" Ibuku menjawab: "Wahai putriku, tenanglah. 
Demi Allah, sangat sedikit seorang wanita yang tinggal bersama seorang laki-laki yang dia 
mencintainya serta memiliki para madu melainkan mereka akan mengganggunya." 'Aisyah 
berkata: aku berkata: "Subhanallah, apakah benar orang-orang tengah memperbincangkan 
masalah ini." "Aisyah berkata: "Maka aku menangis sepanjang malam hingga pagi hari 
dengan penuh linangan air mata dan aku tidak dapat tidur dan tidak bercelak karena terus 
menangis, hingga pagi hari aku masih menangis. 'Aisyah melanjutkan: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memanggil "Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu belum 
turun, beliau bertanya kepada keduanya dan meminta pandangan perihal rencana untuk 
berpisah dengan istri beliau. 'Aisyah melanjutkan: Usamah memberi isyarat kepada beliau 
tentang apa yang diketahuinya berupa kebersihan keluarga beliau dan apa yang dia ketahui 
tentang mereka pada dirinya. Usamah berkata: "Keluarga anda, tidaklah kami mengenalnya 
melainkan kebaikan." Sedangkan "Ali bin Abi Thalib berkata: "Wahai Rasulullah, Allah tidak 
akan menyusahkan anda, sebab masih banyak wanita-wanita lain. Tanyakanlah kepada 
sahaya wanitanya yang akan membenarkan anda." Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam memanggil Barirah dan bersabda: "Wahai Barirah, apakah kamu pernah melihat 
sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah?". Barirah menjawab: "Demi Dzat Yang mengutus 
anda dengan benar, aku tidak pernah melihatnya sesuatu yang meragukan. Kalaupun aku 
melihat sesuatu padanya tidak lebih dari sekedar perkara kecil, dia juga masih sangat muda, 
dia pernah tidur di atas adonan milik keluargaya lalu dia memakan adonan tersebut." "Aisyah 
melanjutkan: "Suatu hari, di saat beliau berdiri di atas mimbar, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri untuk mengingatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau bersabda: "Wahai 
sekalian kaum Muslimin, siapa orang yang dapat membebaskan aku dari orang yang aku 
dengar telah menyakiti keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui keluargaku melainkan 
kebaikan. Sungguh mereka telah menyebut-nyebut seseorang (maksudnya Shafwan) yang 
aku tidak mengenalnya melainkan kebaikan, tidaklah dia mendatangi keluargaku melainkan 
selalu bersamaku." "Aisyah berkata: "Maka Sa'ad bin Mu'adz, saudara dari Bani 'Abdul Ashal 
berdiri seraya berkata: "Aku wahai Rasulullah, aku akan membalaskan penghinaan ini buat 
anda. Seandainya orang itu dari kalangan suku Aus, aku akan memenggal batang lehernya 
dan seandainya dari saudara kami dari suku Khazraj, maka perintahkanlah kepada kami, 
pasti kami akan melaksanakan apa yang anda perintahkan." 'Aisyah melanjutkan: Lalu 
beridirilah seorang laki-laki dari suku Khazraj -Ibunya Hassan adalah anak dari pamannya- dia 
adalah Sa'ad bin 'Ubadah, pimpinan suku Khazraj. 'Aisyah melanjutkan: "Dia adalah orang 
yang shalih, namun hari itu terbawa oleh sikap kesukuan sehingga berkata kepada Sa'ad bin 
Mu'adz, "Dusta kamu, demi Allah yang mengetahui umur hamba-Nya, kamu tidak akan 
membunuhnya dan tidak akan dapat membunuhnya. Seandainya dia dari sukumu, kamu 
tentu tidak akan mau membunuhnya." Kemudian Usaid bin Hudlair, anak pamannya Sa'ad 
bin Mu'adz, berdiri seraya berkata, "Justru kamu yang dusta, demi Allah yang mengetahui 
umur hamba-Nya, kami pasti akan membunuhnya. Sungguh kamu telah menjadi seorang 
munafig karena membela orang-orang munafig." Maka suasana pertemuan menjadi 


semakin memanas, antara dua suku, Aus dan Khazraj hingga mereka hendak saling 
membunuh, padahal Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam masih berdiri di atas mimbar. 
'Aisyah melanjutkan: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terus menenangkan mereka 
hingga akhirnya mereka terdiam dan beliau pun diam. "Aisyah berkata: "Maka aku menangis 
sepanjang hariku, air mataku terus berlinang dan aku tidak bisa tidur tenang karenanya 
hingga akhirnya kedua orangtuaku berada di sisiku, sementara aku telah menangis selama 
dua malam satu hari, hingga aku menyangka air mataku telah kering." Ketika kedua 
orangtuaku sedang duduk di dekatku, dan aku terus saja menangis, tiba-tiba seorang wanita 
Anshar datang meminta izin menemuiku, lalu aku mengizinkannya. Kemudian dia duduk 
sambil menangis bersamaku. Ketika kami seperti itu, tiba-tiba Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam datang lalu duduk. 'Aisyah berkata, "Namun beliau tidak duduk di dekatku sejak 
berita bohong ini tersiar. Sudah satu bulan lamanya peristiwa ini berlangsung sedangkan 
wahyu belum juga turun untuk menjelaskan perkara yang menimpaku ini." Aisyah berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu membaca syahadat ketika duduk, kemudian 
bersabda: "Wahai 'Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku berita tentang dirimu begini dan 
begini. Jika kamu bersih, tidak bersalah pasti Allah akan membersihkanmu. Namun jika kamu 
telah melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah kepada-Nya, 
karena seorang hamba bila dia mengakui telah berbuat dosa lalu bertaubat, Allah pasti akan 
menerima taubatnya." Setelah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menyelesaikan kalimat 
yang disampaikan, aku membersihkan air mataku agar tidak nampak tersisa setetespun, lalu 
aku katakan kepada ayahku: "Belalah aku terhadap apa yang di katakan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tentang diriku." Ayahku berkata; "Demi Allah, aku tidak tahu apa 
yang harus aku katakan kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam." Lalu aku katakan 
kepada ibuku: "Belalah aku terhadap apa yang di katakan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang diriku." Ibuku pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang 
harus aku katakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 'Aisyah berkata: "Aku 
hanyalah seorang wanita yang masih muda belia, memang aku belum banyak membaca Al 
Our'an. Demi Allah, sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar apa 
yang diperbincangkan oleh orang-orang, hingga kalian pun telah memasukkannya dalam hati 
kalian lalu membenarkan berita tersebut. Seandainya aku katakan kepada kalian bahwa aku 
bersih dan demi Allah, Dia Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti tidak akan 
membenarkan aku. Seandainya aku mengakui (dan membenarkan fitnah tersebut) kepada 
kalian, padahal Allah Maha Mengetahui bahwa aku bersih, kalian pasti membenarkannya. 
Demi Allah, aku tidak menemukan antara aku dan kalian suatu perumpamaan melainkan 
seperti ayahnya Nabi Yusuf 'alaihis salam ketika dia berkata: ("Bershabarlah dengan shabar 
yang baik karena Allah akan mengungkap apa yang kalian") AS Yusuf ayat 18. Setelah itu aku 
pergi menuju tempat tidurku dan Allah mengetahui hari itu aku memang benar-benar bersih 
dan Allah-lah yang akan membebaskanku dari tuduhan itu. Akan tetapi, demi Allah, aku tidak 
menduga kalau Allah akan menurunkan wahyu yang menerangkan tentang urusan yang 
menimpaku. Karena menurutku tidak pantas bila wahyu turun lalu dibaca orang hanya 
karena menceritakan masalah peribadiku ini. Aku terlalu rendah bila Allah membicarakan 
masalahku ini. Tetapi aku hanya berharap Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
mendapatkan wahyu lewat mimpi bahwa Allah membersihkan diriku. Dan demi Allah, 
sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak ingin beranjak dari tempat duduknya 
dan tidak pula seorang pun dari keluarganya yang keluar melainkan telah turun wahyu 
kepada beliau. Beliau menerima wahyu tersebut sebagaimana beliau biasa menerimanya 
dalam keadaan yang sangat berat dengan bercucuran keringat seperti butiran mutiara, 
padahal hari itu adalah musim dingin. Ini karena beratnya wahyu yang diturunkan kepada 


beliau. 'Aisyah berkata: Setelah itu nampak muka beliau berseri dan dalam keadaan tertawa. 
Kalimat pertama yang beliau ucapkan adalah: "Wahai 'Aisyah, sungguh Allah telah 
membersihkan dirimu." 'Aisyah berkata: "Lalu ibuku berkata kepadaku: "Bangkitlah untuk 
menemui beliau." Aku berkata: "Demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak 
akan memuji siapapun selain Allah 'azza wajalla. Maka Allah menurunkan ayat 
"Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong diantata kalian adalah masih 
golongan kalian juga..." QS An Nuur; 11 dan seterusnya sebanyak sepuluh ayat. Selanjutnya 
turun ayat yang menjelaskan terlepasnya diriku dari segala tuduhan. Abu Bakar Ash Shiddig 
yang selalu menanggung hidup Misthah bin Utsatsah karena memang masih kerabatnya 
berkata: "Demi Allah, setelah ini aku tidak akan lagi memberi nafkah kepada Misthah untuk 
selamanya, karena dia telah ikut menyebarkan berita bohong tentang 'Aisyah." Kemudian 
Allah menurunkan ayat: "Dan janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan 
kelapangan diantara kalian bersumpah untuk tidak lagi memberikan kepada ...... hingga 
ayat.... Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." OS An Nuur; 22. Lantas Abu Bakar 
berkata: "Ya, demi Allah, sungguh aku lebih mencintai bila Allah mengampuniku." Maka dia 
kembali memberi nafkah kepada Misthah sebagaimana sebelumnya dan berkata; "Aku tidak 
akan mencabut nafkah kepadanya untuk selama-lamanya." "Aisyah berkata: "Dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Zainab binti Jahsy tentang masalahku 
seraya berkata: "Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui dan apa pendapatmu?." Zainab 
menjawab: "Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku, demi Allah aku 
tidak mengetahui tentang dia melainkan kebaikan." "Aisyah berkata: "Padahal dialah orang 
yang telah mengolok-olokku (membanding-bandingkanku dengan kecantikannya -pent) 
diantara istri-istri Nabi shallallahu “alaihi wasallam, namun Allah menjaganya dengan 
kewara'an." "Aisyah berkata: "Saudara perempuan dari Zainab bernama Hamnah mulai 
membantah perkataannya, hingga ia binasa bersama orang-orang yang binasa (yaitu 
bersama orang-orang yang ikut serta menyebarkan berita bohong)." Ibnu Syihab berkata: 
"Inilah kabar yang sampai kepadaku tentang orang-orang yang terlibat memperbincangkan 
peristiwa bohong itu." Kemudian 'Urwah berkata: 'Aisyah berkata: "Demi Allah, 
sesungguhnya salah seorang yang terlibat menyebarkan berita bohong ini berkata: "Maha 
suci Allah. Demi Dzat Yang jiwaku berada ditangan-Nya, aku tidak pernah sama sekali 
menyingkap tirai seorang wanita." "Aisyah berkata: "Setelah itu, sahabat tersebut gugur 
sebagai syuhada' di jalan Allah." 


حكني BE‏ نمحر قال لام NG ANé a6 WENA IEE Sa‏ 
م < ص ر ر د د و دم 


pa Tp PANEN YAA UNESA TO WA JO LA Hera ELAPHE 


a 


PENS من‎ MALEH ET i; SR an aka Fish Kera 
كَانَ‎ aké باسك فيه و‎ Aka NG َر‎ b A Agan CE 
WE Gasal DAN 


3827. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad berkata; Hisyam bin Yusuf 
membacakan kepadaku apa yang dihafalnya, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari 
Az Zuhriy ia berkata: Al Walid bin Abdul Malik telah bertanya kepadaku; 'Apakah 'Ali adalah 
termasuk orang yang menuduh "Aisyah (berselingkuh)? ' Aku jawab, "Tidak. Akan tetapi dua 
orang dari kaummu yang mengabarkan kepadaku, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman dan 


Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha pernah berkata 
kepada keduanya bahwa 'Ali menerima. Lalu mereka kembali bertanya tapi Az Zuhri tidak 
menjawabnya. Dia berkata: "Musalliman (menerima) tanpa diragukan lagi". Demikian juga 
makna pada asal katanya. 


PENA PTE بُوعَوَائَدّعَنْ حُصَيْنِعَ نأب‎ ASA 3 DA 
Ja 251 BEI EN gen AAA دوهي‎ ú PA pa NG EN 
A Tu 2 >. 7 aa 5 SS 
فيمَنَ‎ ANGING a saka 55 ENG ال بفلان و قعل‎ JA ENG NI PUAN 


“ 


SE Ia saé IN NA HAN PEI MEI GIS 


hh بِنَافْضٍ‎ SAS GE GAE Kala Tan Kera Gee 


Pi 


PAI AE Bui ka pal صل‎ Ae KILAS LAS 


1 2A 9 ye KLA 


yie SAP عَاپشة فاكو‎ SE Na Sa an LI 


Sea كَيَعْقُوبَوَبَِيهِ‎ pakan ني مي‎ BEE pi 
DN AA Mn NI AA PEAH SA IE 


3828. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Hushain dari Abu Wa'il ia berkata: telah menceritakan kepadaku Masrug 
bin Al Ajda' ia berkata: telah menceritakan kepadaku Ummu Ruman ibunya 'Aisyah 
radliallahu 'anhuma, ia berkata; "Saat aku dan 'Aisyah duduk, tiba-tiba datang seorang 
wanita Anshar seraya berkata; "Semoga Allah berbuat terhadap fulan dan pasti berbuat." 
Maka Ummu Ruman bertanya: "Ada apa sebenarnya?". Wanita itu berkata: "Putraku 
termasuk orang yang menyebarkan berita ini." "Aisyah bertanya: "Berita apa itu?". Wanita 
itu menjawab: "Begini dan begini". "Aisyah bertanya: "Apakah Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam telah mendengarnya?". Dia menjawab: "Ya". 'Aisyah bertanya lagi: "Dan Abu 
Bakr?". Dia menjawab; "Ya". Maka 'Aisyah jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri melainkan 
setelah menderita demam yang sangat tinggi. Aku lalu menyelimutinya dengan pakainnya 
dan menutupinya hingga Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dan bertanya: "Ada apa 
dengannya?". Aku jawab: "Wahai Rasulullah, dia terserang demam." Beliau bersabda: "Ini 
pasti karena berita bohong yang engkau ceritakan." Ummu Ruman berkata: "Ya benar." 
Kemudian "Aisyah duduk dan berkata, "Demi Allah, seandainya aku bersumpah, engkau tidak 
akan mempercayaiku dan seandainya aku katakan tidak, maka kalian akan menuduhku, 
permisalanku dengan kalian seperti Ya'gub 'alaihis salam dengan anak-anaknya ketika dia 
berkata: "Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu 
ceritakan." QS Yusuf, 18. Ummu Ruman berkata, "Lalu beliau berlalu tnpa mengucapkan 
sepatah katapun. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang menjelaskan bukti sucinya 
diri 'Aisyah dari segala tuduhan. Saat itu 'Aisyah berkata: "(Segala puji bagi Allah) dan ini 
karena Allah Yang Maha Terpuji dan seseorang tidak layak mendapat pujian dan tidak pula 
engkau." 


SANGGA Br NN As Penan 
Ls Mg NS باي سيكو‎ NELLA II gi sab HK تلقو‎ 
رَلَفِيبَا‎ SENI, 


3829. Telah menceritakan kepadaku Yahya telah menceritakan kepada kami Waki' dari Nafi' 
bin Umar dari Ibnu Abu Mulaikah dari 'Aisyah radliallahu 'anha ketika ia membaca (firman 
Allah) "idz talaggaunahu bi alsinatakum" (Ketika kalian menerima berita bohong itu dari 
mulut-mulut kalian"), dia berkata: "(talaggau dari kata) al walgu artinya kedustaan." Ibnu 
Abu Mulaikah berkata, 'Aisyah adalah orang yang paling tahu (tentang hal itu) daripada 
orang lain, karena memang ayat itu turun tentang dirinya." 


Anis ا‎ Eio Insan ي سَيبَهحَدَتْمَاعَبَدَ‎ {a ا‎ A 


ARA A A SANA PA RS EREE. 


A 2 7 Z q٤ 0 Z Z 2a? Lg 2 
aitain SUS AO NG pasa ISS PAN Ann gka ANE 
AÉ BAKA بيه قال‎ ATA VAN AK KG AA PETA CAN CAP TEA VE KH 


PI 
3830. Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami 'Abdah dari Hisyam dari Bapaknya ia berkata: Aku pernah datang untuk mencela 
Hassan di hadapan 'Aisyah, maka dia berkata, "Janganlah kamu mencelanya karena dia 
termasuk orang yang pernah melindungi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 'Aisyah 
berkata: "Dia pernah meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk mencela 
kaum Musyrikin, beliau bertanya: "Bagaimana dengan nasabku (keturunanku)?". Hassan 
berkata: "Aku akan mengeluarkan tuan dari mereka sebagaimana tercabutnya rambut dari 
adonan." Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ugbah telah menceritakan 
kepada kami 'Utsman bin Fargad: aku mendengar Hisyam dari Bapaknya ia berkata: "Aku 
pernah mencela Hassan, karena ia termasuk orang yang memiliki peran besar dalam 
menyebarkan berita bohong." 


e ان‎ ea ع‎ PANAS AS AMP Baba ban 
NG AA gsis حَسَان بن ابت يش دهاشي‎ e EA Íl حَايِشَدَرَضِيَ‎ AS is 
saiyeg KANGA TK SiR po E PAGA ABA 


4 A 


c 


HS 3 BEN JENG sae JIE PENA PAT PAN 
Tag ب‎ PE NG NGING AENG SN Ba 
Je 4 Sesi 06 20 A شدمِنٌ العمى‎ Aah a abi 


ate Para 


3831. Telah menceritakan kepadaku Bisyir bin Khalid telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Adl Dluha dari Masrug ia berkata, 
"Aku menemui 'Aisyah sementara Hassan bin Tsabit di sampingnya tengah melantunkan 
bait-bait sya'ir untuk memujinya. Hassan bersya'ir, "Yang memelihara dirinya, teguh dan 
tidak mudah terperdaya, Jadilah ia sasaran orang-orang yang lalai." 'Aisyah berkata 
kepadanya, "Tetapi kamu tidak termasuk seperti itu." Masrug berkata: aku bertanya kepada 
'Aisyah; "Mengapa anda mengizinkan dia menemuimu, padahal Allah telah berfirman, "Dan 
orang yang berperan besar diantara mereka baginya akan mendapatkan siksa yang besar". 
OS An Nur, 11. 'Aisyah berkata: "Siksa apakah yang lebih berat dari kebutaan?." 'Aisyah 
melanjutkan: "Sungguh dia pernah membela Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk 
mencaci musuh." 


Bab: Pertempuran Hudaibiyah 


Wes Hana 2 RESA AA HA EA PSA ne ا ور‎ 


(bia : TT Aes اله‎ AN Ida gal Pa 
P Eu a yA AI A aa 


AA 14 


AA AOA BS مِنٌ يو‎ faske seán JET AA ga FAN 3 5 
كذا‎ er 2, بي افر‎ ba BA Ih رق الهو‎ PIK, P 
BS 3 aga هو‎ 


3832. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal berkata; telah menceritakan kepadaku Shalih bin Kaisan dari 'Ubaidullah 
bin Abdullah dari Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu ia berkata: "Kami keluar bersama 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam saat perang Hudaibiyyah, suatu malam hujan turun. 
Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memimpin kami shalat Shubuh, beliau 
menghadapkan wajahnya kepada orang-orang seraya bersabda: "Tahukah kalian apa yang 
sudah difirmankan oleh Rabb kalian?". Para sahabat menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang 
lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Allah berfirman: "Di pagi ini ada hamba-hambaKu yang 
mukmin kepadaKu dan ada pula yang kafir kepadaKu. Orang yang berkata, "Hujan turun 
karena karunia Allah dan rahmatNya, berarti dia telah beriman kepada-Ku dan kafir kepada 
bintang-bintang, sedangkan orang yang berkata: "Hujan turun disebabkan bintang ini atau 
itu, maka dia telah beriman kepada bintang-bintang dan kafir kepadaKu." 


ضر 


Ge NAS BUSA SIA ESA‏ الل NBA‏ ر ولا 
aig da gais”‏ كُلَهُنَفي ذِي ال Keren ANA‏ دمن SEK‏ 


Z 2A Has ASN‏ ۶اا CA‏ يم Gah AAN,‏ ۶2ر ha‏ ۶را“ ره چ ر 2ا ر ليذه 
SEMEN AA ab AE BSA SA a al‏ 


3833. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah bahwa Anas radliallahu "anhu mengabarkan kepadanya, ia berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan 'umrah sebanyak empat kali, semuanya 
pada bulan Dzul Oa'dah kecuali 'umrah yang beliau laksanakan bersama hajji beliau, yaitu 
'umrah beliau dari Hudaibiyyah pada bulan Dzul Oa'dah dan 'umrah pada tahun berikutnya 
pada bulan Dzul Oa'dah dan 'umrah dari Al Ji'ranah ketika beliau membagi-bagikan harta 
rampasan perang (ghanimah) Hunain pada bulan Dzul Oa'dah dan 'Umrah bersama hajji 
yang beliau." 


A‏ م ود 


كد اسرد WANA GAN A apa NG‏ مده قال 
AWAN‏ َع الي KA DA TAK ESA PAT Parag AN‏ نشول در م 


3834. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ar Rabi' telah menceritakan kepada kami 
'Ali bin Al Mubarak dari Yahya dari Abdullah bin Abu Oatadah bahwa Bapaknya telah 


menceritakan kepadanya, katanya: "Kami berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam saat perang Hudaibiyyah, lalu para shahabat berihram sementara beliau tidak." 


BA 255 EA KE AAN EA NE Ia ANE ABS Sis 


IM 
3G w 


Pena < Aa Kasa NA NG قد‎ 35 Su 
ميد لي سا‎ Jana قَتَرَحَنَاهَافَلم دار‎ Fo 4; a LS LS 21 BEI dagu Gan 


(RAS ALS و‎ ASAP sata Gb ES ALS PERASA 
AS BASE AA sah AENG A 


s 
sE 


3835. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Abu Ishaq, dari 
Al Bara' radliallahu 'anhu ia berkata; "Kalian mengira penaklukan kota Makkah adalah 
kemenangan dan memang itu suatu kemenangan. Namun kami menganggap kemenganan 
itu bermula saat Bai'atur Ridlwan pada peristiwa Hudaibiyyah. Saat itu kami bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berjumlah seribu empat ratus orang. Hudaybiyah adalah sebuah 
sumur lalu kami mengambil airnya hingga tak bersisa setetespun. Setelah kejadian itu 
terdengar oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau segera mendatangi sumur itu dan 
duduk di tepi sumur tersebut, selanjutnya beliau minta diambilkan bejana, beliau berwudlu' 
sambil berkumur-kumur, kemudian beliau berdo'a dan menuangkan airnya ke dalam sumur 
tersebut. Setelah kami mendiamkan sejenak, akhirnya kami dapat minum sesuka kami 
hingga puas, begitu juga dengan hewan-hewan tungangan kami." 


SA siy PEOLE LENSA A PI SAS‏ حَدَّكْمَاأبُو 


EPN 7 HN SN برضي العم ااب يم گا و امع شول‎ JEPANG AANG Lam) 


Ar 


Sasak ka AND sa A PIN sugh i 


- PENA - A 7 335 
133 badala es) SAI Gada aya مون دلو‎ JG maá a SA 
As 


LAI گام 55 حى‎ gape 


3836. Telah menceritakan kepadaku Fadlal bin Ya'gub telah menceritakan kepada kami Al 
Hasan bin Muhammad bin A'yun Abu "Ali Al Harrani telah menceritakan kepada kami Zuhair 
telah menceritakan kepada kami Abu Ishag ia berkata: telah memberitakan kepada kami Al 
Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhuma bahwa mereka pernah bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada peristiwa Hudaibiyyah berjumlah seribu empat ratus orang atau lebih. 
Kami lalu singgah dan mengambil airnya (hingga tak bersisa setetespun) ". Setelah orang- 
orang menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, beliau segera mendatangi sumur itu 
dan duduk di tepinya, beliau bersabda: "Bawakan aku bejana berisi air." Setelah bejana 
diberikan kepada beliau, beliau meludahinya kemudian berdo'a. Selanjutnya beliau 
bersabda: "Biarkanlah sejenak". Setelah itu mereka dapat memuaskan diri mereka 
(meminumnya) begitu pula hewan-hewan tungangan mereka hingga mereka berangkat." 


ANA? LG o7 22 > 2 و‎ 
SEKEN ير رَضِي‎ NE a م‎ MAS JR ANGGA ea Sa 


CI 2 


TA S3 Fender ja) ووس‎ KN TEA NAMA 
Uut MAN SAN ماڪ قا‎ aa SAP Je NG ىكال رشو‎ ÉN 
ANERE EEP ANE No NGE BIUS إا ماف ر‎ 0 
TEA SAS SAE SESI gal JÊNG aa Sena 


w ا‎ 


MG‏ اا a‏ 2 ور ام 
آلف لڪقاتا US‏ حمس Alas ES‏ 


3837. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Fudlail telah menceritakan kepada kami Hushain dari Salim dari Jabir radliallahu "anhu ia 
berkata; "Para shahabat mengalami kehausan pada peristiwa Hudaibiyyah, sementara 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hanya memiliki kantung air terbuat dari kulit, lalu 
beliau wudlu' dengan air tersebut. Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mendatangi para shahabat dan bertanya: "Ada apa dengan kalian?." Mereka menajwab, 
"Wahai Rasulullah, kami tidak punya air untuk berwudlu' dan juga tidak ada untuk minum 
kecuali air yang ada pada kantung air tuan." Jabir berkata: "Maka Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam meletakkan tangan beliau pada kantung air tersebut lalu air mengalir melalui sela- 
sela jari beliau bagaikan mata air yang mengalir." Jabir melanjutkan: "Lalu kami minum dan 
berwudlu'." Aku bertanya kepada Jabir, "Berapa jumlah kalian saat itu?." Jabir menjawab: 
"Seandainya jumlah kami ratusan ribu tentu air itu masih cukup. Jumlah kami saat itu seribu 
lima ratus orang." 


KANG و 3ر‎ 7 A LAZA د‎ La. ودر م‎ 23 AE ووو‎ 2 259, 
GAN aana بن‎ Kan AI ASUS SIA a SAS daa حَدثتاالصلت‎ 


- - 
8 8 


- 2 رمم‎ s DAN ود‎ 2 D p 
EEE گائو امس‎ PE 5 ةماه قال ل سَعِيدَ‎ EL JIP A 2253 EA 

BE BASA SEA 3 la EA صل‎ AN AS pa SL 
3838. Telah menceritakan kepada kami Ash Shalt bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Zurai' dari Sa'id dari Qatadah; "Aku berkata kepada Sa'id bin Al 
Musayyab; "Telah sampai kepadaku berita bahwa Jabir bin Abdullah berkata, bahwa saat itu 
(peristiwa Hudaibiyyah) mereka berjumlah seribu empat ratus orang." Lantas Sa'id berkata 
kepadaku, telah menceritakan kepadaku Jabir bahwa jumlah mereka seribu lima ratus orang, 
yaitu mereka yang berbai'at kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada peristiwa 
Hudaibiyyah." Hadits ini juga diperkuat oleh Abu Daud telah menceritakan kepada kami 
Ourrah dari Qatadah. 


ر کےا ر اک ع يس MAL?‏ 22 > م P‏ و 4 ML MU AG‏ 04 
na ni‏ بَيَعَبَدِ اللَوَرَضِيَ الله Zi‏ قال قال لتارسول اله 


A 


1 $ 2 32 2 2 GA A? s2 z Jak 5 و‎ g 5 7 g 
(AS ISU A iae BAHASA 
- gr 


» 5 3, e ع‎ A D A A 5 A < A A g7 
BAE EN GUI EL عمش يع‎ Na PANG يئڪم‎ N 

ر ah KE‏ ےر Fasli,‏ 2م > كوه Z‏ 
معا SAS‏ دتا ش عب ة عن ya‏ و ب مره PES‏ عبد اله بن ي أو ق رضي UEA‏ كان 


7 07 و‎ < Z 24 2 A 
Ar SE a AGA Ka ر ب‎ TAN mgs 2 ging EN- Zie NAZ >2 
MAS) نْمَنَ المهاجر ين تابعه محمد بَن!‎ SSE ÉLÉ DAH BERA صَحَابٌ‎ 


N 


n 


ر و 
LANG‏ 2 5 ۰ 
داو 632553 شعبّة 


3839. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata 
'Amru: aku mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhu berkata, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda kepada kami pada peristiwa Hudaibiyyah: "Kalian adalah sebaik- 
baiknya penduduk bumi." Saat itu kami berjumlah seribu empat ratus orang. Seandainya hari 
ini aku dapat melihat, pasti aku akan tunjukkan kepada kalian posisi pohon tersebut." Hadits 
ini juga diperkuat oleh Al A'masy dia mendengar Salim yang mendengar Jabir berkata, 
"Jumlah kami seribu empat ratus orang." 'Ubaidullah bin Mu'adz mengatakan: telah 
menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin 
Murrah telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Aufa radliallahu 'anhuma; "Sahabat 
yang pernah berbai'at di bawah pohon (bai'atur ridlwan) berjumlah seribu tiga ratus orang. 
Sedangkan dari suku Aslam berjumlah seperdelapan dari jumlah shahabat Muhajirin." Hadits 
ini juga diperkuat oleh Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Abu Daud 
telah menceritakan kepada kami Syu'bah. 


PAM NI pi me Jne IE ine GN Pa A kera‏ يفول كاذ 


9و2 د و 2 


ر A 2G qz Ai AP KAN EA E TAG - kd 2 z Pa‏ 1 در 
ALAN us,‏ الأول فالاو ل و KASN Anaa Lean HS‏ 


2,1 si 
Eiga 
Pd 


3840. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Isa dari Isma'il dari Qais bahwa dia mendengar Mirdas Al Aslami -dia adalah sahabat yang 
pernah ikut berbai'at di bawah pohon- ia berkata: "Orang-orang shalih dari generasi-generasi 
awal (yang ikut bai'at di bawah pohon) telah meninggal dunia dan yang tersisa hanya ampas 
bagaikan ampas kurma dan gandum yang Allah tidak mempertimbangkan mereka 
sedikitpun." 


r 


Waa gagi y alla EEG RE ع عَبَدِاللَّهِ حَدَْنَاسْقَيَاوُءَ‎ Ha Ni حد‎ 
گانَبزِي‎ ayal En pan A AN aa A 


5 LA 


5 SEO A ANG د‎ Go و ور‎ > é KE SA اش‎ 
DA BANI يقو‎ AIA Sa KIA شرو حرم مهالا ا حصي کم‎ 136 KAG AH 
“3 2 -3 0 26 ANA f Pd 27 56 e KA LA س‎ 224 


3841. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Marwan dan Al Miswar bin Makhramah keduanya 
berkata; "Pada peristiwa Hudaibiyyah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat dari 
Madinah bersama para sahabat yang berjumlah sekitar seribu orang lebih. Ketika sampai di 
Dzul Hulaifah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengikat dan menandai hewan gurban 
beliau, lalu memulai ihram dari san'a." Sudah tidak terhitung berapa kali aku mendengarnya 
dari Sufyan hingga akhirnya aku mendengar dia berkata: "Aku tidak hafal hadits dari Az Zuhri 
tentang memberi tanda dan mengikat hewan gurban. Aku tidak tahu yaitu tempat menandai 
dan mengikat hewan gurban atau redaksi hadits keseluruhannya." 


Per بَمُوسْفَعَ نأ طْرِوَ‎ PN AS EH AESA EEA KA 
Mn ga أَوَرَسُولَاشَمصَلَ الله‎ Pena IIA ANN byk Kn aa Ai 
JSI - Kata الله ص ال5‎ AG PSN AP Á Ibat e 1 A وق‎ 


W d 
ر‎ Ta س و ل‎ 


MATI IPS طَمَ دلوا‎ EA جلو د ما‎ AN ss 


PEG يصو‎ NAGA NE akin بطم قر‎ BIL PA AENG KA 


3842. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Khalaf ia berkata; telah menceritakan 
kepada kami Ishaq bin Yusuf dari Abu Bisyir Warqa' dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid ia 
berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'ab bin 'Ujrah 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat kutu berjatuhan di wajahnya. Beliau 
bertanya: "Barangkali kutu di kepala sangat mengganggumu?". Dia menjawab: "Benar". 
Beliau lalu memerintahkan dia agar mencukur rambutnya. Saat itu beliau berada di 
Hudaibiyyah dan belum menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus bertahallul 
disana, padahal mereka berhasrat dapat memasuki Makkah. Akhirnya Allah menurunkan 
ayat tentang fidyah. Selanjutnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar 
Ka'ab memberi makan sebanyak faraq (tiga sha') untuk enam orang miskin atau berqurban 
dengan seekor kambing atau puasa tiga hari." 


- 
2 7 2$ 


SER an Ea 323 5S Na SS NGANA ALE AH 
ARAH AE SA a 


20 a 


BN ema AA AA Fa KAYANG وتر ا‎ 


< فلحت K‏ ر ر n‏ 


عُمَرَ AN ENGGAN GA‏ َالْمُؤْمِنينَهَلَكَرَوْجِي 


2 


basa Az Bana ا َه‎ nj BG 


d : 
4 > 2 


امأ 


saka 5 pa ak Ka aa sada Z 


9. 
PN لے‎ ena ود‎ 


wi F وم عو‎ 1 hee ka 2 AN 
٠ - A 
A NUSA A حى يترڪ م اهبر‎ 
AURA, AA PN ESA PA PER ENYA د احصتار‎ PANE Ñ 


3843. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya ia berkata; "Kami keluar bersama 'Umar 
bin Al Khaththab radliallahu 'anhu menuju pasar, tiba-tiba seorang wanita muda bertemu 
'Umar seraya berkata; "Wahai amirul mu'minin, suamiku telah meninggal dunia, padahal dia 
meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Demi Allah, mereka belum dapat memasak dan 
mereka tidak memiliki tanaman maupun hewan perah. Aku khawatir mereka akan binasa 
pada masa-masa paceklik. Aku adalah anak perempuan dari Khufaf bin Iyma' Al Ghifariy. 
Bapakku pernah turut serta dalam perjanjian Hudaibiyyah bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." Maka 'Umar berdiri bersamanya dan tidak meneruskan perjalanan, dia berkata: 
"Selamat datang pemilik nasab yang dekat." Kemudian Umar menghampiri unta pembawa 
muatan yang diikat di pelataran rumah dan membawa dua kantung yang dipenuhi dengan 
makanan. Diantara dua kantung itu ada juga nafkan dan pakaian. Maka 'Umar menyerahkan 
tali kekang unta tersebut kepada wanita tadi dan berkata: "Tuntunlah. Sungguh ini tidak 
akan habis hingga Allah mendatangkan kebaikan kepada kalian." Tiba-tiba seorang laki-laki 
berkata: "Wahai amirul mu'minin, engkau telah memberi terlalu banyak kepadanya." Umar 
berkata: "Celaka kamu, sungguh aku telah melihat ayah wanita ini dan saudaranya 
mengepung sebuah benteng dalam waktu yang sangat lama hingga keduanya dapat 
menaklukannya. Setelah itu kami mendapatkan bagian harta rampasan perang karena andil 
keduanya itu." 


A 


GA 


حَدَدْنِي محمد 5 PL GS ASASI‏ مرو daa bab‏ شْعَبَدُعَ gi NG‏ سَعِيدٍ 


LA 
2 2 77 4 


BABA: $ PANEN AJE ep 


A 


3844. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami 
Syababah bin Sawwar Abu 'Amru Al Fazari telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Bapaknya ia berkata; "Sungguh aku pernah melihat 
pohon itu (bai'atur ridlwan), setelah beberapa lama aku mendatanginya, namun aku tidak 
mengenalinya lagi." 


SB LAI TE NI عن طار ق بن‎ Jeg Al ANA S3 AS SS 


A 


sisa رشو لالهلا و ر‎ ena PSA PEN ALA NGANA Lagi 


422772 ad 


0 و‎ 56 g: - كَانَفِيمَنَ‎ ii AA نه کالم عيا‎ As LN hana NG) 
Edu MEA Bt, ERAUR AAN NE 


2 A ا‎ 5476 


ANAS As ANE GUS Alas Slasa Ne Na KA AKSI 


3845. Telah menceritakan a kami Mahmud telah menceritakan kepada kami 
'Ubaidullah dari Isra'il dari Thariq bin Abdurrahman ia berkata; "Aku berangkat untuk 
menunaikan 'ibadah hajji, aku lewat di hadapan suatu kaum yang sedang melaksanakan 
shalat. Aku bertanya; "Masjid apa ini?". Mereka menjawab; "Ini adalah pohon dimana 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membai'at para shahabat beliau ketika bai'atur 
rid'wan". Kemudian aku menemui Sa'id bin Al Musayyab lalu aku ceritakan hal tadi. Sa'id lalu 
berkata; telah menceritakan kepadaku Bapakku -dia adalah salah seorang shahabat yang ikut 
berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bawah pohon itu- katanya; "Kami 
keluar pada tahun berikutnya, namun kami lupa tentang posisi pohon tersebut dan kami 
tidak dapat menemukannya." Sa'id berkata; "Sesungguhnya para shahabat Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengetahui posisi pohon tersebut, sementara saat ini 
kalian mengklaim telah mengetahuinya, apakah kalian lebih tahu (daripada mereka)!." 


a21 


r 7 srki, - ANGEL‏ ع Dg {yrkt‏ و > Í 2 ka z GAN‏ و 
ee La JANGGA C5 gr)‏ 


3846. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
telah menceritakan kepada kami Tharig dari Sa'id bin Al Musayyab dari Bapaknya -dia 
termasuk sahabat yang ikut berbai'at di bawah pohon itu- Kemudian kami keluar pada tahun 
berikutnya, namun pohon tersebut tidak terlihat lagi oleh kami. 


NG ális PENA KIA bé A AA CN Ap BA AH 


LA 
é 


(234836 يو‎ Ga 


3847. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Tgarig ia berkata, "Diceritakan kepada Sa'id bin Al Musayyab tentang pohon bai'atur 
ridwan, dia tertawa seraya berkata; Bapakku telah mengabarkan kepadaku bahwa dia 
termasuk orang yang ikut dalam bai'atur ridlwan." 


SSS‏ آمب ا ياس BE Pay ok BEA‏ سيعت SEN ANE‏ کانمن 
GG kaki JAN TEA 566 WG) la ja AT, BAN ISS KEMALA‏ 


bad Kara 


SIG BEJ NG baas 


3848. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Amru bin Murrah ia berkata; aku mendengar Abdullah bin Abu Aufa, -dia 
adalah shahabat yang ikut berbai'at di bawah pohon- katanya, "Bila suatu kaum datang 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa sedekah, beliau lalu 
mendo'akannya: "Allahumma shalli 'alaihim" (Ya Allah, berilah ampunan kepada mereka). 
Setelah itu bapakku menemui beliau sambil membawa sedekahnya. Beliaupun 
mendo'akanya: "Allahumma shalli 'alaa aalii abu Aufa. (Ya Allah, berilah ampunan kepada 
keluarga Abu Aufa)." 


15 


sdh KING abi عَنْعَمْرِ و بنِيَحْيَى‎ SAKA A KIWA Jne GAMA 
SANA قيل‎ MUG agus: ANG Sa يعو‎ NG وَالمَّاسَ‎ 
KA AMG PAP NAR SUK گال ايمل‎ 


3849. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dari saudaranya dari Sulaiman dari 'Amru bin 
Yahya dari 'Abbad bin Tamim ia berkata, "Ketika terjadi peperangan Harrah dan orang-orang 
berbai'at kepada Abdullah bin Hanzhalah, maka Ibnu Zaid berkata: "Untuk apa orang-orang 
berbai'at kepada Ibnu Hanzhalah?." Dikatakan kepadanya: "Untuk kematian." Ibnu Zaid 
berkata: "Aku tidak akan berbai'at kepada seseorang untuk hal itu setelah Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam." -Abdullah bin Zaid adalah sahabat yang ikut bersama beliau 
shallallahu 'alaihi wasallam dalam perjanjian Hudaibiyyah-. 


2 Pa قال‎ WAN AE AG Is = Ks EI SAN Tn ےا ەر‎ 


r 


AE apaa Ak a 
a g : 


3850. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ya'la Al Muharibi ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Bapakku telah menceritakan kepada kami Iyas bin Salamah bin Al 
Akwa' ia berkata; telah menceritakan kepadaku Bapakku -dia adalah salah seorang shahabat 
yang ikut dalam bai'at di bawah pohon- katanya: "Kami pernah shalat Jum'at bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, seusai shalat kami beranjak pergi. Saat itu, tidak ada bayangan 
dinding yang dapat kami jadikan untuk tempat berteduh." 


C 


ر يم 2 و ر ر کا ر | E wi‏ 
a‏ دتا عام عبر Me‏ قال فتلت لم SAKA‏ 


o pi مَالْحُدَيبِيةقَالَعَقَ‎ Peranan para NIM, جاع رس‎ 


3851. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Hatim dari Yazid bin Abu 'Ubaid ia berkata; Aku bertanya kepada Salamah bin Al Akwa', 
"Untuk apa kalian berbai'at kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pada peristiwa 
Hudaibiyyah?". Salamah menjawab: "Untuk kematian." 


FA MAIN EL e ME a 5 KASN: AAA gi 


SAN ESEK pala ah NGABA kata - GAN. KE AH 
SESAMA 


3852. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Isykab telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fudlail dari Al 'Ala` bin Al Musayyab dari Bapaknya ia berkata; Aku bertemu 
Al Bara' bin 'Azib radliallahu 'anhuma seraya berkata; "Beruntunglah kamu karena 
mendampingi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berbai'at kepadanya di bawah pohon 
pada bai'atur ridlwan." Al Bara' berkata; "Wahai anak saudaraku, kamu tidak tahu apa yang 
kami perbuat setelah itu." 


La. 


Bag BEE BEE يهو‎ MAS TEA د‎ 2> ASA Sin Gaal kena 
5 PN سَلَّم‎ ga SANG KAN MAAN 


3853. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Shalih ia berkata: telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Salam dari Yahya dari Abu 
Oilabah bahwa Tsabit bin Adl Dlahhak mengabarkan kepadanya bahwa dia ikut berbai'at 
kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam di bawah pohon pada bai'atur ridlwan." 


a gi HE UAS b 2 3 AN PENA TN Ca bal: AAN SAS 


LA 


a F E Me ERA an‏ د 


22 KAT 


aa e PRRI EA sasé íí o تاد‎ 


3854. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ishaq telah menceritakan kepada kami 
'Utsman bin Umar telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu Allah berfirman "Sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu 
kemenagnan yang nyata", maksudnya adalah perjanjian Hudaibiyyah. Kemudian para 
shahabat berkata: "Sungguh indah dan menyenangkan. Lalu untuk kami apa?". Maka Allah 
Ta'ala berfirman "Untuk memasukkan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan ke 
dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai". Syu'bah berkata; "Aku 
mengunjungi Kufah lalu aku ceritakan bahwa semua hadits ini dari Oatadah. Kemudian aku 
kembali lalu aku ceritakan hal ini kepadanya (Oatadah), dia berkata: "Adapun penjelasan 
ayat "Sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu kemenangan adalah dari Anas 
sedangkan kalimat "Sungguh indah dan menyenangkan" dari 'Ikrimah. 


A Pen عن‎ dal Na Pes NAMA SA عبد‎ AS 
شاي شرل الوسر ال‎ AAA jahe ف‎ SA ITE AAN GS و‎ 
PANGKAT AIA a بوعل‎ 


3855. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Majza'ah bin Zahir Al Aslami dari 
Bapaknya, -dia termasuk sahabat yang ikut berbai'at di bawah pohon (dalam bai'atur 
ridwan) - ia berkata: "Sungguh aku telah menyalakan api di bawah tungku untuk memasak 
daging keledai, tiba-tiba seorang penyeru Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berseru: 
"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kalian memakan 
daging keledai." 


وس 22 و وو lr 00 2 aé A‏ 3 
Sa‏ َعَنْرَجُلٍ مِنْمْ من A‏ الشَّجَرَةٍ SANGAN KANG‏ او سو ر KAN‏ ر کہ 7 
ااا gan ES‏ سَاكةٌ 


3856. Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) dari 
Majza ah dari seorang laki-laki dari mereka yang pernah ikut berbai'at di bawah pohon 
(dalam bai'atur rid'wan), bernama Uhban bin Aus bahwa dia mengeluhkan lututnya yang 
sakit, apabila sujud dia meletakkan bantal di bawah lututnya. 


r 


La ac 2 0 3, eid Pd و م < 2س‎ w Ke 
EM MB ani عَدِيَعَنسْعبَةعَنَيَحْيَى‎ A an محمد‎ AS 
LAB sela AI AI ANAK SAN 

رہ Ao‏ 
دسو يی قلا کو MAAN‏ ع AE‏ 


3857. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar dari Suwaid bin An 
Nu'man -dia adalah sahabat orang yang ikut bai'at di bawah pohon- katanya, "Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam dan para shahabat beliau pernah di hidangkan makanan dari 
tepung, lalu mereka mengedarkan makanan tersebut (untuk dimakan)." Hadits ini diperkuat 
juga oleh Mu'adz dari Syu'bah. 


Tia TA < LANG ANGEL و ت‎ 7 G- 
عَم ورضی‎ bapa 2 Jk He MAA AAA Ai METE kera 
BIJB 23 Ja MAN عَلَيَهوَسَلَمَ مِنَأَصْحَابٍ‎ ANA Aa Anu 


PARETS ISEE 


3858. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Bazi' telah menceritakan 
kepada kami Syadzan dari Syu'bah dari Abu Jamrah ia berkata; aku bertanya kepada A'idz bin 
'Amru radliallahu 'anhu, -dia termasuk shahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ikut 
bai'at di bawah pohon- "Apakah shalat witir dapat dianggap gugur?". Dia menjawab; "Jika 


kamu telah mengerjakan witir di awal (malam) janganlah kamu kerjakan lagi di akhir 
(malam)." 


ata SAPA II, pa Oa AM GN PA وق‎ 4 BAE Ba 


Lara 


wé ALAN ML Pp Kare, جياه‎ AGEN a s أسقار‎ Gani گان سیر ف‎ 


SE KANAN أو بتر‎ PN TPP Ran BI P2 a 26 


Pe 


Para لام‎ a 2 3 مه 7 هورم‎ 7 
ات ا‎ Nana Kane pe TT ا‎ 


m 2 Ræ Aa Pa < 2 و‎ 2AL ر‎ 
يروم‎ ao R31 das : aaa 


eg 


2 
< 


Eh FEMALE رهي‎ SIMAS, ANG ae Laka 


3859. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Zaid bin Aslam dari Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah mengadakan perjalanan malam, sementara Umar bin Al Khaththab bersama beliau. 
Kemudian Umar bin Al Khaththab bertanya kepada beliau tentang sesuatu, namun 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidak menjawabnya. Umar bertanay kembali namun 
beliau tetap tidak menjawabnya. Umar bertanya sekali lagi, namun beliau tetap tidak 
menjawabnya. Lantas Umar bin Al Khaththab berkata (dalam hati): "Celaka kamu wahai 
'Umar, kamu telah bertanya dengan memelas kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sebanyak tiga kali namun semuanya tidak dijawab." Umar melanjutkan: "Kemudian aku 
menghentak untaku lalu berjalan di depan kaum Muslimin. Aku khawatir seandainya turun 
wahyu dalam Al Our'an yang menceritakan tentang diriku. Tidak lama kemudian aku 
mendengar seseorang berteriak memanggilku. Umar berkata: "Sungguh aku khawatir 
seandainya turun wahyu dalam Al Qur'an yang menceritakan tentang diriku." Setelah itu aku 
menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, aku memberi salam kepada beliau. Beliau 
bersabda: "Telah turun kepadaku malam ini satu surah yang lebih aku cintai dari apa yang 
disinari oleh matahari." Kemudian beliau membaca surat tersebut yang artinya: 
"Sesungguhnya Kami telah memberi kepadamu kemenagnan yang nyata." OS Al Fath ayat 1. 


ا عر .هم 5 Wb A‏ ل س و 
Wage Gina‏ بع Aina Mada £ BUS‏ هَذَاالْحَدِيتٌ حَفِظْتبَعْضَهُ ya‏ 


È ls 2 6122 ZEZ‏ 2 وا ور ه م ور ےر دوم د GA 2 4 LN‏ ر وور 
E a‏ 
عل صاحبهقالا خر Ghaleb ailai Pet IKAN jasa AA‏ 
E EG: 2 A‏ ر ر Kz‏ ورا Aa‏ 23 دده شي ممه و ا و 3G‏ 
aaa 0219 GAMING Akad Si‏ 90 بعت a aa AA na‏ 


2z‏ د 


DD FIS LE JAS SB NANG LÉ pa NG sa 


2 A LA 
r 4 A 


SAHSIAH NÉ ah NGGI ك عَوَلميَتِ وَمَانمو‎ e كو‎ PARA po 


1 


dab عل‎ PE ALA Se AA et Joan BS San 
YG LAI A په قال ابو کر‎ sa E AS sins A 


Áll اعَلَ‎ EER REE AAAA at EENE TOE 


3860. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Sufyan la berkata; aku mendengar Az Zuhri ketika dia menyampaikan hadits ini; "Aku 
hafal sebagiannya lalu Ma'mar menegaskannya kepadaku dari 'Urwah bin Az Zubair dari Al 
Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam keduanya saling menambahkan satu 
sama lain, keduanya berkata; "pada peristiwa Hudaibiyyah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berangkat dari Madinah bersama sekitar seribu sahabat beliau. Ketika sampai di Dzul 
Hulaifah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengikat dan menandai hewan qurban beliau, lalu 
memulai ihram dari sana untuk melaksanakan 'umrah". Setelah itu beliau mengutus seorang 
mata-mata dari suku Khuza'ah, sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan 
perjalanan, tatkala sampai di Ghadirul Asythath, mata-mata beliau datang sambil berkata; 
"Sesungguhnya kaum Quraisy telah berkumpul untuk menghadapi tuan. Mereka berkumpul 
mengerahkan berbagai suku. Mereka akan memerangi tuan dan menghalangi serta 
mencegah tuan dari Baitullah." Beliau lalu bersabda: "Wahai sekalian manusia, berkumpullah 
kepadaku. Apakah kalian melihat bahwa aku akan berpaling kepada keluarga dan anak 
keturunan mereka yaitu orang-orang yang hendak menghalangi kita dari Baitullah. Jika ada 
yang datang kepada kita sebagai utusan, Allah 'azza wajalla telah memutus mata-mata dari 
Musyrikin. Jika tidak, kita biarkan mereka menjadi orang-orang yang diperangi." Lalu Abu 
Bakr berkata: "Wahai Rasulullah, engkau keluar sengaja hanya untuk ber'ibadah di Baitullah. 
Engkau tidak bermaksud membunuh seseorang pun dan tidak bermaksud memerangi 
seorangpun. Maka hadapilah. Siapa ytang menghalangi kita, kita akan memeranginya." Maka 
beliau bersabda: "Bergeraklah dengan nama Allah." 


- 
or‏ و .م2 


KENA SAE MEA TA AL AANG na 
Fa ÉA E AAE Aa a وَالْمِسْوَرَ‎ ANIS 
asa PAS KIE Jo ANG gan SS NG KANAN a Pe) 


- Ka ود‎ RIG E EE E Pa و ا‎ 56 
Kadal Pa A e 


A 


s 
P 


s‏ حون كَامَعَلَ دينك E AS SAS ES)‏ قاض رسو لالصلا 


Z Dn Aa kd (Pa 26 An ا 5 روم‎ a 4 TL 
ABI IA laa na Ina BS gan badé Kasad ja 
IAI A53 asa: KN رل ا‎ AAE NG laga KE ولا‎ 


2 


KEN Ye ANG ES AAA ل‎ DAN 


NI: NGA) ta‏ مف SMAN NG‏ ِن كَانَمْسَلِمَاوَجَاءَتَ الْمُوْمِئَاتمُهَاجِرَاتفَكْانَتَ 


Ar a a Ei GAYA Aikio iet Eae iSi 
kok fod WA $ Se KAH Para Ag asa JUS 
ag 


3861. Telah menceritakan kepadaku Ishag telah mengabarkan kepada kami Ya'gub telah 
menceritakan kepadaku anak saudara Ibnu Syihab dari Pamannya telah mengabarkan 
kepadaku Urwah bin Az Zubair bahwa dia mendengar Marwan bin Al Hakam dan Miswar bin 
Makhramah keduanya mengabarkan tentang peristiwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam saat melaksanakan 'umrah pada peristiwa Hudaibiyyah. Dan diantara persyaratan 
yang diajukan oleh Suhail bin 'Amru adalah, "Tidak ada seorang pun dari kami yang datang 
kepadamu, sekalipun dia beragama dengan agamamu, melainkan kamu harus 
mengambalikannya kepada kami." (Beliau bersabda): "Dengan syarat kamu memberi 
kebebasan kepada kami untuk mengunjungi Baitullah." Namun Suhail tidak mau untuk 
menuruti apa yang disyaratkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kecuali seperti yang 
diajukannya. Maka kaum Mukminin tidak suka dengan persyaratan tidak adil itu sambil 
marah. Mereka terus memperbincangkan masalah itu. Ketika Suhail enggan untuk 
memenuhi persyaratan yang diajukan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kecuali seperti 
yang diajukannya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyetujuinya lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengembalikan Abu Jandal bin Suhail pada saat itu kepada 
bapaknya, Suhail bin "Amru. Dan tidak ada yang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam seorangpun dari kalangan laki-laki kecuali beliau harus mengambalikannya selama 
dalam masa perjanjian tersebut, sekalipun dia seorang muslim. Suatu hari, para wanita 
mu'minat berhijrah. Dan diantara mereka yang berhijrah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah Ummu Kultsum binti 'Ugbah bin Abu Mu'aith, seorang budak wanita yang 
telah merdeka. Tak lama kemudian datanglah keluarganya meminta kepada Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam agar beliau mengembalikannya kepada mereka hingga akhirnya 
Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang kaum wanita mu'minat yang berhijrah sebagaimana 
yang telah diturunkan (yang menerangkan larangan megembalikan mereka -pent)." 


yaa NGANG Isa ال‎ Ge ASI Tan BALASAN 
SMA زوالا ية‎ a baliya Pes daa ال‎ An 


- 


KENA NT Tg aa east EE يُبَايمَمَكَ)‎ Sta PANAI 


ورو 


d قد گرد بطو‎ ma Sa (ia ARA JA کون ما اققو‎ KAN | 


3862. Ibnu Syihab berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa Aisyah 
radliallahu 'anha, istri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menguji wanita mukminat yang datang berhijrah kepada beliau berdasarkan 
ayat ini: "Wahai Nabi, jika datang kepadamu wanita-wanita mu'minat untuk berbai'at 
kepadamu...". AS Al Mumtahanah: 12. Dan dari pamannya berkata: telah sampai kepada 
kami ketika Allah Ta'ala memerintahkan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam agar 


mengembalikan kepada kaum musyrikin apa yang telah mereka berikan sebagai nafkah 
(mahar) kepada istri-istri mereka yang telah berhijrah. Dan telah sampai pula berita bahwa 
Abu Bashir.." Lalu dia menceritakan kisah selengkapnya. 


ر ا La Pa 27 P pai GN AE Na 2 PA Mg‏ ام 
D) ING AAN saka ay C a D Aa NN‏ 


LA LA 
as 


00 ع‎ ang 2 ASUS Wake Gg 
KIE 6 gang A JANG ala saga siet سول اله ص ال‎ 


3863. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin 
Umar radliallahu 'anhuma keluar untuk menunaikan 'umrah pada masa timbulnya fitnah. Dia 
berkata; "Jika aku dihalangi beribadah di Baitullah, kami akan tetap melaksanakan 
sebagaimana kami pernah melaksanakannya bersama Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam." Lalu bertalbiyah (berihram) untuk 'umrah dengan mencontoh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam yang pernah bertalbiyah (berihram) untuk 'umrah pada tahun 
perjanjian Hudaibiyah. 


PA NANANG HARA NA AE عنمي د ال عن افع‎ gh ahh خاش‎ 
ڪمن‎ SN) YG akas a BS جين حَالَتٌ‎ ala ya 5 Na an 


3864. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia tengah berihram 
lalu berkata; "Sekalipun aku dihalangi dari Baitullah, aku akan tetap melaksanakannya 
sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakannya ketika beliau dihalangi dari 
Baitullah oleh kaum Kafir Quraisy. Dia kemudian membaca "Sesungguhnya telah ada pada 
diri Rasulullah suri tauladan yang baik buat kalian.." QS Al Ahzab: 21. 


م 574 i‏ و ووت ر ر اکر ورا و ر و at‏ 
SAN SS‏ بن محمد ِبآ ماءَ حدثتا جو يريَدَعَنَ نافع أن 


D 


ME Meal A3 sae 


Pa 


rn 1632 i جو‎ sa ME AN sg aii SANKEN SE VA 1 


AN BEE NAS GEA Pp 


LA 


LA ma AH KERANA aiet BILA Sa يش دو‎ AAS, dalan 


A BN AG be BN isi SIN IE 
26 we 2 - pa SA Pap, - 3 zia ZA - r 
S3 Aga EN MA: STA Ba BA Pal ae 


WA 


Ka ee HEM D gadi 25 5 


3865. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma' telah 
menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' bahwa 'Ubaidullah bin Abdullah dan Salim 
bin Abdullah mengabarkan bahwa keduanya berbicara kepada Abdullah bin "Umar. -Dan 
diriwayatkan dari jalur lain- telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah 
menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' bahwa sebagian dari anak Abdullah berkata 
kepadanya, "Sebaiknya anda melaksanakan ('umrah) tahun depan, sebab aku khawatir anda 
tidak akan sampai ke Baitullah." Mendengar itu Abdullah bin 'Umar berkata, "Kami pernah 
keluar bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam, namun orang-orang kafir Quraisy 
menghalangi beliau dari Baitullah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih 
hewan gurban dan mencukur rambut sementara para shahabat mengikutinya. Abdullah 
melanjutkan: "Aku bersaksi kepada kalian bahwa aku akan tetap melaksanakan 'umrah. Jika 
aku diberikan jalan antara aku dan Baitullah, maka aku akan thawaf disana dan jika aku 
dihalangi dari Baitullah maka aku akan tetap melaksanakan sebagaimana Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam melaksanakannya." Maka dia berjalan sesaat lalu berkata: "Aku 
tidak menganggap keduanya (pelaksanaan hajji dan 'umrah) melainkan satu. Aku bersaksi 
kepada kalian bahwa aku telah mewajibkan hajji untuk diriku sendiri bersama 'umrahku ini." 
Maka dia thawaf sekali dan sa'i sekali lalu bertahallul untuk keduanya sekaligus." 


AA PI عَنَنَافِكَالَإِنَالنّاسَ‎ 233 NAN en at TANGI s ká gii 
JK س‎ BEA (PRA KUASA يس‎ Saja Sa 
ار‎ Ulasan akn asa ada aké ab Na 


A 


بِدَلِكَكْبَايعَهْعَبَدَ Ka SERTA ea Asa‏ لاله 
PUN‏ عَلَيَدوَسَلَم يمايم ak PA E,‏ با بسر SENA‏ 
aaa Aa‏ أ شر 3 AA AS KE IE‏ 


z 


A بي تانكث‎ PE BEAN KA محم‎ KAS ph 


IM 


Ajay as A LÉNY KANE kaga sa sa KALA 
A PAR AN SY A MEN AL BIMAS da gala 


NA Sena 


3866. Telah menceritakan kepadaku Syuja' bin Al Walid dia mendengar An Nadlar bin 
Muhammad telah menceritakan kepada kami Shakhr dari Nafi' ia berkata; 'Sesungguhnya 
orang-orang membicarakan bahwa Ibnu 'Umar masuk Islam sebelum 'Umar padahal yang 
sebenarnya bukan seperti itu. Pada saat perjanjian Hudabiyyah, 'Umar pernah mengutus 
Abdullah bin 'Umar untuk mengambil kuda miliknya yang berada di tangan seseorang dari 
Anshar agar dia membawanya untuk berperang. Sementara para sahabat tengah berbai'at 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bawah pohon, sedangkan 'Umar tidak 
mengetahuinya. Abdullah ikut berbai'at kemudian dia pergi mengambil kuda yang dimaksud, 
lalu datang membawanya kepada 'Umar. Saat itu 'Umar sedang mengenakan baju pelindung 


(perisai) untuk berperang, lalu Abdullah mengabarkan kepadanya bahwa para sahabat 
tengah berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bawah pohon. Nafi' 
berkata, "Dia langsung berangkat bersamanya hingga berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam". Itulah yang dibicarakan orang-orang bahwa Ibnu 'Umar lebih dahulu 
masuk Islam dari pada 'Umar." Hisyam bin 'Ammar mengatakan: telah menceritakan kepada 
kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Muhammad Al 'Umari 
telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa orang-orang 
pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada perjanjian Hudaibiyyah, lalu mereka 
berpencar di bawah pohon untuk berteduh. Tiba-tiba orang-orang mengelilingi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, 'Umar berkata: "Wahai Abdullah, lihat apa yang sedang mereka 
lakukan, mereka tengah mengelilingi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Lalu Abdullah 
mendapatkan mereka sedang berbai'at. Dia pun ikut berbai'at. Kemudian dia kembali 
menemui 'Umar. Maka 'Umar keluar dan ikut berbai'at pula." 


A PANA A Pa 2 


ES قال‎ CA بنا ی اوق ر ضی‎ ANAKÉ SE SAN LAH SAS AL 


> juan ta 
A 


UN سَعَى‎ ALA AN AANG PEN moga MEA AN 
SA la La NGA JANG PENAK 


3867. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Ya'la 
telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata: aku mendengar Abdullah bin Abu Aufa 
radliallahu 'anhuma berkata: "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika 
beliau melaksanakan 'umrah. Beliau thawaf dan kami pun turut thawaf bersama beliau, 
ketika beliau shalat, kami juga ikut shalat bersama beliau, ketika beliau melaksanakan sa'i 
antara bukit Shafa dan marwah, maka kami melindungi beliau dari penduduk Makkah agar 
tidak ada seorangpun yang melukai beliau dengan sesuatu." 


JET mat WELANG ga ML Sa M3 AA SIS ُإِسَحَاقَ‎ pe Ae 2 


2 
Dr As 


Eng ÍM Aé A MEN eni pa a HAH‏ يمي 
ف lang‏ رنت واوش ۇل WE‏ 


AS ANG JAGA AAN GAN AN عو‎ JEANS 
NE Ss Aap Iva: 


3868. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ishag telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Sabig telah menceritakan kepada kami Malik bin Mighwal ia berkata: aku 
mendengar Abu Hushain berkata: Abu Wa'il mengatakan: "Ketika Sahal bin Hunaif datang 
dari perang Shiffin, kami menemuinya dan meminta kabar darinya. Dia berkata, "Berhati- 
hatilah kalian dengan pendapat kalian. Sungguh aku pernah melihat diriku sendiri pada 
peristiwa Abu Jandal (pada Perjanjian Hudaibiyah), seandainya aku sanggup menolak 
perintah (keputusan) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentu aku sudah menolak 
perintah beliau. Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Saat itu kami tidak akan 
meletakkan senjata-senjata kami di atas pundak-pundak kami karena adanya keputusan 


yang merugikan kami, ternyata keputusan itu memudahkan kami kepada urusan yang baru 
kami ketahui sebelum perkara sekarang ini (perang Shiffin). Tidaklah timbul dendam kecuali 
akan menimbukan permusuhan baru yang kami tidak tahu bagaimana kami 
menghadapinya." 


aa De‏ ادنر E‏ يو بَڪَن مجاه SE AE‏ كُعْبٍ بن 


Pera MN gas Al, TIA NGABA NAN BELA Gg 56 At 


AE 1 AA SA as BII‏ أو abi‏ ستَدَمَسَاكِينَأَوَ اذْمْكَ 


3869. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dari Ka'ab bin 'Ujrah 
radliallahu 'anhu ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menemuiku saat 
perjanjian Hudaibiyyah, sedangkan kutu kepalaku berjatuhan di wajahku. Beliau lalu 
bertanya: "sepertinya kutu kepalamu sangat mengganggumu." Aku jawab: "Benar". Beliau 
lalu bersabda: "Cukurlah rambutmu dan berpuasalah tiga hari atau berilah makan enam 
orang miskin atau bergurban dengan seekor kambing." Ayyub berkata, "Aku tidak tahu dari 
mana ia memulainya." 


0 2 Aa 272 عو 57 0 ,259 >6 < عَنَاً‎ We A وام دو‎ an 
رم ل مم‎ 2 AN ریا ارہ 9- و کو‎ A 2 26522 Tor 
EER Ba PN ANN ANA: 


2 و 


0 - 03 23 ANN CLA ALA ر‎ ND NIT e 
BISA جُهي قمر‎ JEN MLS کو نَقَالَوَ كاك ٽل ي وف‎ EN gra 
EA Aa قَمَنَ‎ EE IAE MERIAM ذِيكَهَوَامٌرَ‎ NAN ka pané 


j- ت‎ 22 2 
Jas 3 las BN ق وكا‎ Spa Bl به‎ 31) 
3870. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hisyam Abu Abdullah telah 
menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyir dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dari 
Ka'ab bin 'Ujrah radliallahu 'anhu ia berkata; "Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam saat perjanjian Hudaibiyyah, ketika itu kami sedang berihram sementara kaum 
Musytikin menghalangi kami (dari baitullah). Dia berkata; "Saat itu aku terkena penyakit 
hingga kutu-kutu berjatuhan di wajahku. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lewat di 
hadapanku, beliau bertanya: "Apakah kamu kutu-kutu di kepalamu sangat 
mengganggumu?". Aku jawab; "Benar". Dia berkata; "setelah itu turunlah ayat: "....Maka 
barangsiapa dari kalian yang sakit atau tertimpa penyakit pada kepalanya (lalu dia bercukur), 
wajiblah dia berpuasa atau memberi shadaqah atau berqurban." QS Al Baqarah; 196. 


Bab: Kisah Ukl dan Urainah 


3 NANG KINI 


AA ور‎ Ji a at Wa َادِحَدَكنَا‎ ta. A ددني‎ 
بالٍإسَلام‎ AS pala sa: ME AK SI Ea ME EA 


Png IL 272 5 و‎ 247 LEE AI IL SA 
Je ANG sA GAE سكو‎ D ng 


6 PA aoii Aag asa aké 2 


SIN SUN gala ga SEN Je AS A Sa Sa PAK SE 
PN PA Ia Na (Ap كبتك الب ن‎ Aa saé Tata DI ANIS 
Bp agaknya Ia AN GUA, e Ka 


MEA AA MEN RSA گان یح عل‎ 


: ور‎ G32 & KA Pak Ta. 0 7 A 2) كثير و‎ 
2 EA SR base 8 


3871. Telah menceritakan kepadaku Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas 
radliallahu "anhu bercerita kepada mereka, bahwa serombongan dari suku 'Ukail dan 
'Urainah mengunjungi Madinah untuk bertemu Nabi shallallahu "alaihi wasallam untuk 
menyatakan kelslamannya. Mereka berkata: "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya kami adalah 
orang-orang yang pandai memerah susu (beternak) dan bukan pandai bercocok tanam." 
Ternyata mereka tidak suka tinggal di Madinah karena suhunya (hingga menyebabkan sakit). 
Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunjuki mereka untuk menemui 
pengembala dan beberapa ekor untanya supaya dapat minum susu dan air seni unta-unta 
tersebut. Sesampainya mereka di distrik Harrat, mereka kembali kufur setelah kelslamannya, 
membunuh pengembala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan merampas unta-unta beliau. 
Ketika peristiwa ini sampai kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau langsung 
mengutus seseorang untuk mengejar mereka melalui jejak perjalanan mereka. (Setelah 
berhasil ditangkap), beliau memerintahkan agar mencungkil mata mereka dengan besi 
panas, memotong tangan-tangan mereka dan membiarkan mereka di bawah sengatan 
matahari sampai mati dalam kondisi seperti itu." Qatadah berkata, telah sampai kepada 
kami, bahwa setelah peristiwa itu, Nabi shallallahu "alaihi wasallam menganjurkan untuk 
bersedekah (membagikan harta-harta mereka) dan melarang memutilasi." Syu'bah, Aban 
dan Hammad mengatakan dari Qatadah; "...rombongan dari 'Urainah". Sedangkan Yahya bin 
Abu Katsir dan Ayyub mengatakan dari Abu Oilabah dari Anas, "..datang rombongan dari 
suku 'Ukul." 


2 LA 2A AA ف‎ AINI 


KE an Sg Ta a sang شاعا‎ 


AN ساد شه اها‎ EN كف هذه العامة قال‎ BMA ME LE ال ب‎ 
لله صل الله‎ Ira SA تقولونَفيهذه م‎ Jú s رَالناس‎ LA 
Zz Aa 4 Te An a عو‎ ANG ATA A کر ے2 م‎ 54 
era ibo p قلابة حَلفَسر‎ ru, a an 
Du 8 - 5 4 


< NA AE SKK AAA AU At A 
CAS یر‎ AAS يمالك قال‎ PASS i ERA A 


2 
- A 


يدو ا Pan Ta.‏ 40 روص 5ک الق 
من ع Jan‏ لابو AAN Br‏ 


3872. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan 
kepada kami Hafsh bin Umar Abu 'Umar Al Hawdli telah menceritakan kepada kami Hammad 
bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Al Hajjaj Ash Shawwaf ia berkata: telah 
menceritakan kepadaku Abu Raja' mantan budak Abu Oilabah -dia pernah bersamanya di 
Syam- pada suatu hari Umar bin Abdul "Aziz bermusyawarah dengan orang-orang. Katanya: 
"Apa pendapat kalian tentang pembagian ini?". Mereka menjawab: "Benar. Sebagaimana 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menerapkannya begitu juga para khalifah 
sebelum anda". Abu Raja' berkata: Saat itu Abu Oilabah berada di tempat tidurnya, lalu 
'Anbasah bin Sa'id berkata, "Mana hadits Anas tentang suku 'Urainah". Maka Abu Oilabah 
berkata dari Anas bin Malik, berkata Abdul Aziz bin Shubaih dari Anas:...dari suku Uraniyah. 
Dan berkata Abu Oilabah dari Anasi:.....dari suku 'Ukul." Lalu dia menceritakan kisah 
tersebut." 


Bab: Pertempuran Dzu Oarad 


2 A PANCET A2 54 Z ورو‎ 0 27 12 2 Gal 155 A Pacah AAN 
4 Ban 


7 A 7 
MGL مر‎ AS اہ ے كر بو‎ LAN A - دك ماه‎ f الك‎ LL 7424 1222 2 7 
E E AN yani EAEE حرجت‎ 


3 
Pena TN han 2124% E aig ده | روماو‎ CAAT ا اا کے شو‎ TOG NG 
ر اا سے‎ NA? A or ANG MY و يع‎ LAN SAGA 
PEN ANA JH kebo خت ثلاث صر‎ grad) “aké JGL Í 


- - 
Aes” 


2 > NG NA A Pr عو‎ Te 8 %72 
CA EL A NASA SA 
kal d A . r 
A وو چ‎ PA 4 ZA 
. 152622 ل‎ JA A) La. 


ating NGAKEN Sa 5S ee SWAVII S5 


i E 


A 2 و 222 و 5 - وم‎ 01 + 3G 4 34 AI دو‎ it 
2p اد د‎ PA a 27, so وه | ب عا الما‎ 2 PRP - “Ill ” س‎ en AA 8 
SUNAN SAN ثلاثين بر كة قال و جا التب صل الله عليه وسل م و الاس فقلت يَانْبِيَ‎ 


LA, 


1 A PAPAN Ké 1 AT MN“ EA AI ۶ کو‎ AG 
Jas يُرَدفنِي‎ AR SA ع مک ڪت فاسج ح قال‎ SWAG JA AE 7 عطاش‎ 


9 


vd gla saie a 
3873. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Hatim bin Yazid dari Yazid bin Abu 'Ubaid ia berkata; aku mendengar Salamah bin Al Akwa' 
berkata; "Aku keluar sebelum adzan pertama shalat Shubuh (dikumandangkan). Saat itu unta 
betina bunting milik Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang digembalakan di Dzi 
Qarad." Dia melanjutkan; "Lalu aku berjumpa dengan budak Abdurrahman bin 'Auf, dia 
berkata; "Unta Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah dicuri orang." Aku bertanya; 


A. 4 
785 


و 

Da‏ كلا المد 
فته د بنه 
200 ع 


"Siapa yang mencurinya?". Dia berkata: "(Suku) Ghathafan". Maka aku berteriak sebanyak 
tiga kali dengan teriakan yang dapat diperdengarkan diantara dua bukit Madinah. Maka aku 
hadapkan wajahku (tidak menoleh ke kanan dan kiri) hingga aku dapat menemukan mereka 
hendak memberikan minum unta itu. Aku meluncurkan anak panah kepada mereka. Aku 
adalah orang yang ahli memanah. Aku katakan: "Akulah putra Al Akwa'. Hari ini adalah hari 
kebinasaan orang-orang yang hina" Dan aku terus bersya'ir hingga aku merebut kembali 
unta tersebut dari mereka (sebelum mereka meminum air susunya). Aku juga berhasil 
merampas sebanyak tiga puluh burdah (kain selimut)." Dia melanjutkan: "Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beserta para shahabat datang. Aku katakan: "Wahai Nabiyullah, 
aku dapat mendahului kaum itu dari mata air sehingga mereka kehausan. Untuk itu, utuslah 
aku sejenak (untuk memberi pelajaran kepada mereka)." Maka beliau bersabda: "Wahai 
Ibnu Al Akwa', tahanlah emosimu dan bersikap lembutlah." Dia berkata: "Kemudian kami 
kembali dan aku dibonceng di atas unta beliau hingga kami memasuki kota Madinah." 


Bab: Pertempuran Khaibar 


r 


,158 رو WANA‏ م ر و 2h‏ و si Pn NA‏ ر وور 2 
A ASA Sa‏ سمي دندش ور بسار ا pané‏ 33 النَعَمَان 


KE Aa S3 AGS, ا حَتَّى‎ KE IA PATA تار‎ A KAH 


kad 
ەر و‎ PA 


ANISA قدي قا كلو‎ PANA NR S Rall BRA Aa 
Ls e AO 


3874. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Yahya bin 
Sa'id dari Busyair bin Yasar bahwa Suwaid bin An Nu'man mengabarkannya bahwa dia 
pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika perang Khaibar, ketika 
mereka sampai di Shahba' yaitu pinggiran Khaibar, beliau mengerjakan shalat 'Ashar. Setelah 
itu beliau minta perbekalan, namun beliau tidak diberi kecuali makanan yang terbuat dari 
tepung. Maka beliau memintanya lalu memakannya dan kami pun ikut memakannya. 
Setelah itu beliau berdiri untuk melaksanakan shalat Maghrib, beliau berkumur-kumur, dan 
kami juga berkumur-kumur, lalu mengerjakan shalat tanpa berwudlu' lagi." 


Pra فمضمض‎ 


7 و 


PA AAA sah INA ea‏ ټ ا Aa Jan‏ عَنْسَلَمَةَبْنِ لكوع 
رَضِيَ EA Tp AAN KE da sale MAT Ne LI CE‏ الكو 
لِعَامِرِ BIA‏ متام نانك و كَانَعَامِرٌ Mts segan‏ 


HAN PENTAS ES GANG ANG AMAN LAN GMS 


- - 
“ 


Ka JA ea SA EE جل من‎ INK KANG Pe اعا‎ JELAS 


وو 6 ر 
d‏ 


PARTENE 


ii sak EN SAN 2 IBAN JÊG KA EN MI LS 


SELATAN SB AS RS 2 Ka 


ناس ala sale A Praha AS SIG laa‏ مَاهَذِهٍ 
BILA PA 36 ASI AAE SIA PER TINEA‏ 
UEA AJE AH NA Ia Ae masal sh An‏ 


Dekan a pn ير‎ in Laa d NE arahab Laa NG > ÓL 
SS a 2 


® 


At gan aka ja 21244 kes - TANI مدقا فاق‎ 
A و‎ 


NAK ETAN ERE MAT NN aa‏ کک 


“ 


منه 


e 


z اا ركه 4 راس‎ 14 
TA امن‎ Ng A AAA pu DAR stk نو‎ ANAK 


AE KAG 
rad a 


3875. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Hatim bin Isma'il dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliallahu 'anhu 
ia berkata; "Kami mengadakan perjalanan malam bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menuju Khaibar, lalu seorang laki-laki dari rombongan berkata kepada 'Amir; "Wahai 'Amir, 
apakah tidak sebaiknya engkau perdengarkan kepada kami bait-bait sya'irmu?" -'Amir adalah 
seorang ahli penyair- Maka dia mulai melantunkan sya'ir kepada rombongan itu. Katanya; 
"Ya Alah, kalau nukan karena Engkau, tentu kami tidak akan mendapat petunjuk. Kami tidak 
akan bershadaqah dan juga tidak akan shalat. Berilah ampunan sebagai tebusan untuk-Mu 
atas apa yang telah kami lalaikan. Teguhkan kaki-kaki kami bila bertemu musuh. Berikanlah 
ketenangan atas kami. Sesungguhnya jika diserukan kepada kami, niscaya kami enggan 
mengikutinya Namun dengan seruan itu mereka datang kepada kami." Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bertanya: "Siapakah yang sedang bersenandung itu?. Mereka menjawab; 
"Amir bin Al Akwa'." Beliau bersabda: "Semoga Alah merahmatinya". Tiba-tiba seorang laki- 
laki berkata: "Sudah semestinya wahai Nabiyullah. (Bagaimana jadinya) sekiranya engkau 
tidak menyenangkan kami dengannya." Lalu kami mengepung Khaibar, hingga kami ditimpa 
rasa lapar yang sangat. Kemudian Allah Ta'ala menaklukannya. Di sore harinya, yaitu di hari 
(pertama) Khaibar ditaklukkan, orang-orang menyalakan api, melihat itu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bertanya: "Apakah api-apai itu. Untuk apa dinyalakan?". Mereka menjawab: 
"Untuk memasak daging." Beliau bertanya: "Daging apa?". Mereka menjawab: "Daging 
keledai jinak." Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tumpahkan dan 
pecahkanlah (periuk-periuknya)." Seorang laki-laki bertanya: "Wahai Rasulullah, tidakkah 
kita menumpahkannya lalu mencucinya?." Beliau bersabda: "Atau seperti itu". Ketika 
rombongan pasukan sudah saling berhadapan, saat itu 'Amir membawa pedangnya yang 
pendek, lalu dia mengayunkannya untuk menebas betis kaki seorang Yahudi. Namun 
pedangnya berbalik mengenai kakinya dan tepat melukai mata kaki 'Amir hingga 
menyebabkan dia gugur." Salamah berkata; "Ketika mereka kembali, Salamah berkata, 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melihatku lalu memegang tanganku seraya berkata: 
"Ada apa denganmu?." Aku berkata kepada beliau: "Demi bapak ibuku sebagai tebusan tuan. 
Orang-orang menganggap bahwa 'Amir telah melakukan amalan yang sia-sia." Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Mereka berdusta. Siapa yang mengatakannya? 
Sesungguhnya dia mendapatkan dua pahala." -Beliau mengumpulkan dua jarinya- "Sungguh 


dia seorang mujahid yang telah berjuang dengan gigih. Sedikit sekali orang Arab yang dapat 
melakukan seperti yang dia lakukan." Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah 
menceritakan kepada kami Hatim ia berkata; (Dalam riwayat lain menggunakan kalimat) 
nasya'a bihaa, artinya mencontohkannya. 


SENTER Ge s0 5S jo PIA BERAS 3 Da 


Ea Ae Aan SAN SG AS کیک‎ HAH A 


Pd A 


KE AANS ا واش مدو‎ HAH NG mela 5 
مَاحَةقوم (قَسَاءَصَبَا حالْمُنَذَرِينَ‎ ISI Wake Par 3 


an 


3876. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi Khaibar pada malam hari. Apabila beliau menyerang suatu kaum di 
malam hari, beliau tidak menyerangnya hingga datang waktu pagi. Ketika pagi telah tiba, 
orang-orang Yahudi pun keluar rumah dengan membawa sekop-sekop dan keranjang 
mereka. Tatkala mereka melihat beliau, mereka berkata: "Muhammad Demi Allah, 
Muhammad dan pasukannya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hancurlah 
Khaibar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, ("maka amat 
buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan tersebut"). QS Ash Shaffat: 
177. 


Wen EL Ani Mei D Sa ييه‎ RAIE K3 SAMA TA 
: SAE صل‎ AN AAN ALT ر‎ PR SE NGGEN رَضِيَ‎ 


A 


5210111117 NAS AIA PAI paasi KENA KAN ara 
Pei Pe aa MEA fa IAI م [قَسَاءَصبَا‎ Kapan 
a he AA PAA êsês WE AN ka saé 


3877. Telah mengabarkan kepada kami Shadagah bin Al Fadlal telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari 
Anas bin Malik radliallahu "anhu ia berkata: "Kami hendak menyerang Khaibar hingga awal 
pagi. Ketika penduduk Khaibar keluar dengan membawa keranjang-keranjang mereka, dan 
mereka melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam, mereka berkata: "Muhammad, demi Allah 
Muhammad dan pasukannya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allahu 
Akbar. Hancurlah Khaibar. Sesungguhnya kami apabila mendatangi perkampungan suatu 
kaum, ("maka amat buruklah pagi hari yang dialami orang-orang yang diperingatkan 
tersebut"). QS Ash Shaffat; 177. Selanjutnya kami berhasil mendapatkan daging-daging 
keledai, tiba-tiba seorang penyeru Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru: "Sesungguhnya 
Allah dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai, karena dia najis." 


و و A‏ رلوم و ر جلاعي رأ 4 2 
la JA Ke‏ حَدَتْمَاعَبَدَالْوَهَابِ حَدَتْنَاأيُو Maan‏ 
و < 


ah سكت‎ ANE b na la galei الله‎ Íe álj AE رَضِيَ‎ 


AA 


| GAN SG AE JUAN الْحْمر فكت آنا‎ ANG 


a 4 


SURAT كفت اأ‎ AN abie ie n ور رسو له‎ 


3878. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari 
Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam didatangi 
seseorang, seraya bertanya; "Apakah daging keledai boleh dimakan?". Beliau diam. 
Kemudian orang itu datang lagi untuk kedua kalianya dan bertanya; "Apakah daging keledai 
boleh dimakan?". Beliau tetap diam. Kemudian orang itu datang lagi untuk ketiga kalianya 
dan bertanya: "Apakah daging keledai dimusnahkan saja?". Maka beliau memerintahkan 
seorang penyeru, lalu penyeru itu berseru di hadapan orang banyak, "Sesungguhnya Allah 
dan Rasul-Nya melarang kalian memakan daging keledai jinak." Mendengar itu periuk-periuk 
ditumpahkan, padahal isinya penuh dengan daging keledai. 


AI 


DEL يعن ابت عن رضي‎ BE PURA AS 


AL BU PU Es £ BAN Lin اين حب‎ MEN 5aé 
2. AAK ag E AI LAN KAN AA م‎ dea aa k 
aja AY Mei P na I sa 
WA La YES 2 Ae Bong PARA Ket ا‎ 
Ana ORAE, 1653 


3879. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata: bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah melaksanakan shalat Shubuh dekat Khaibar ketika hari 
masih gelap, kemudian bersabda: "Allahu Akbar, hancurlah Khoibar. Sesungguhnya kami 
apabila mendatangi perkampungan suatu kaum, (maka amat buruklah pagi hari yang dialami 
orang-orang yang diperingatkan tersebut)." QS Ash Shaffat: 177. Ketika penduduk Khaibar 
keluar dan berjalan dalam kegelapan. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membunuh 
para pasukan mereka dan menawan anak-anak mereka. Dan diantara tawanan tersebut 
terdapat seorang wanita bernama Shafiyah, semula ia tawanan milik Dihyah Al Kalbi lalu 
diberikan kepada Nabi shallallahu “alaihi wasallam, kemudian beliau menikahinya dan 
menjadikan pembebasannya sebagai mahar pernikahannya." Abdul "Aziz berkata kepada 
Tsabit: "Wahai Abu Muhammad, apakah kamu pernah bertanya kepada Anas, "Apa yang 
beliau jadikan maharnya?". Maka Tsabit menganggukkan kepalanya tanda membenarkan. 


04 A pi AA 


KAI LN پمال كر ضى‎ PERAK ai NE AAA SAN SA 
KESAS NAN uri, و‎ SHA 


Anna 


b 


3880. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Abdul 'Aziz bin Shuhaib ia berkata; aku mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menawan Shafiyyah lalu membebaskannya kemudian 
menikahinya." Tsabit bertanya kepada Anas; "Apa maharnya?". Anas menjawab, "Maharnya 
adalah dirinya, lalu beliau memerdekakannya". 


D na SAB SAS 


a11 


na أن‎ ANA SIRI PE لمر‎ Seh Ad Ie 
Ae SN کیو وسم ر‎ GS أَصْحَابٍ سول‎ ya مال ا خر وو إل کر‎ Kat 


ÁV Si az SA aa SAKA AN 0 


a Loi, iaje ne ka sae 


pi A 


ÁE 521815 A‏ سر Lantas pe ea‏ ل SN‏ هة 
A‏ ورو z Z PA A 8 WA‏ 


Š a جال جلد‎ hicks Siaa a عَلَ‎ Jabón ِالْأَرَضِوَدْبَابَمبََكْدَيَيَه‎ 


ni‏ قال وما داك قال الو جل الي د گر ت KT‏ م 
الاس bas URAT UNA‏ جَثُْفي Seruan E PN‏ 


صل AAA se gan‏ كد يعد AE AA‏ كه SIA‏ ولا ع 
gann ad Sei je jaje aa‏ 
pn A -‏ 


LAN laa يَعَمَلْعَمَلَ أَهْلِالتَارِفِيمَايَبَدُولِلتَاسِوَهُوَ‎ 


A 


3881. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ya'qub 
dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad As Sa'idi radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berhadapan dengan Kaum Musyrikin, kemudian keduanya saling 
menyerang. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bergabung dengan bala tentara 
dan musuhnya pun bergabung kepada bala tentara mereka. Dan diantara shahabat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada seseorang yang tidak menyisakan musuh pun 
kecuali terus ia mengejarnya untuk dipenggal dengan pedangnya. Setelah itu seseorang 
berkata; "Hari ini tidak ada seorangpun dari kita yang mendapat ganjaran pahala 
sebagaimana yang didapat si fulan orang tadi)." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya orang itu termasuk dari penduduk neraka." Seorang laki-laki dari 


kaumnya berkata: "Aku adalah sahabatnya." Sahal berkata: "Kemudian dia berangkat 
bersama orang itu, apabila dia berhenti orang itu pun berhenti dan bilamana dia bergegas 
maka orang itupun bergegas bersamanya. Sahal melanjutkan: "Kemudian laki-laki itu (orang 
yang berperang tadi) ditemukan dalam keadaan terluka sangat parah hingga mengharapkan 
segera mati. Lalu ia itu meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkah 
diantara dua dadanya lalu dia membunuh dirinya sendiri. Maka orang yang bersamanya tadi 
pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil berkata: "Aku bersaksi bahwa 
tuan adalah benar-benar utusan Allah". Beliau bertanya: "Kenapa kamu berkata seperti 
itu?". Orang itu menjawab: "Orang yang tuan sebutkan tadi benar-benar penghuni neraka." 
Mendengar perkataanya, para sahabat merasa heran. Aku lalu berkata: "Aku menjadi 
saksinya. Aku telah keluar bersamanya dimana aku mencarinya kemudian aku dapatkan dia 
dalam keadaan luka parah, hingga ia berkeinginan supaya cepat mati, lalu dia meletakkan 
pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkah diantara dua dadanya setelah itu dia 
membunuh dirinya sendiri. Pada kesempatan itu juga Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk surga 
berdasarkan yang nampak oleh manusia padahal dia adalah dari golongan penduduk neraka. 
Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk neraka berdasarkan yang nampak 
oleh manusia padahal dia sebenarnya dari golongan penduduk surga." 


Ále TANG LAN AAN IE FP NGE SE AENG Si 
DS seakan Ja Jeda ya aa SBK 


Penata IM 


D a Sii حى کرت ب الجر‎ JAS Ia MSI AG JEN Jedah 


A 


Ko 136 BAN ae PEG بِيَدإِلَ‎ ASN ad JE NE PLS 
CIA BG PIR NGA ANG ga Nl irili au اشد‎ 


ENG PN YES N ar NE 6G 


Pa 
- 


KES SA BR NE SELAMA خرن‎ SAE وَقَالَضَبِيبٌعَنّيُو‎ 


ye KE PLN AANG Senda Ala Sg 


KENANGAN SS ANN a PA Ya ANE aa 


KE Aa yah AN ga) ORA AANS عدا‎ ara PA BA 
Ai a JANGAN 6 A 


3882. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; "Kami ikut perang Khaibar. Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada seseorang yang bersama beliau dan mengaku 
telah memeluk Islam: "Orang ini termasuk penduduk neraka". Ketika terjadi peperangan, 
orang tadi berperang dengan sangat berani hingga orang-orang ragu (dengan apa yang 


Ne 


0 


diucapkan beliau). Ternyata laki-laki itu mendapatkan luka yang sangat serius. Lalu tanganya 
berusaha menggapai sarung panahnya, kemudian dia mengeluarkan anak panah dan 
menusuk dirinya sendiri. Lantas para pejuang Muslimin berkumpul dan berkata:: "Wahai 
Rasulullah, Allah telah membenarkan ucapan tuan. Si fulan membunuh dirinya hinga gugur." 
Beliau bersabda: "Berdirilah kamu hai fulan dan umumkan bahwa tidak akan masuk surga 
kecuali orang yang beriman. Sesungguhnya Allah mengokohkan agama ini (diantaranya) 
dengan perantaraan seorang yang fajir (berdosa)." Hadits ini juga di perkuat oleh Ma'mar 
dari Az Zuhri. Dan Syabib mengatakan, dari Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan 
kepadaku Ibnu Al Musayyab dan Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bahwa Abu Hurairah 
berkata: "Kami ikut bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Hunain." Dan 
Ibnu Al Mubarak mengatakan dari Yunus dari Az Zuhri dari Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Hadits ini juga diperkuat oleh Shalih dari Az Zuhri. Az Zubaidiy mengatakan, telah 
mengabarkan kepadaku Az Zuhri bahwa Abdurrahman bin Ka'ab mengabarkan kepadanya 
bahwa 'Ubaidullah bin Ka'ab berkata, telah mengabarkan kepadaku orang yang ikut dalam 
perang Khaibar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Az Zuhri berkata: dan telah 
mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah dan Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


5 -287 - Z, LAN LA Tg Aa Ao 113, A و و‎ y RAW 
SANA عبد الو احِدِعَنْعَاص عَنّْ أبي‎ USA Jae ga ga Sa 
لاله صل ال‎ gan sak PIN IN KS AA ALAN JANS A NEEE رَضِيَ‎ 


ISI NI YAA KSAU RAGA وار فوا‎ Ji JANG da sale 


[4 
4 Az A 
A 


UN sasis PEN HS JAN ANA NN رسو لاله صل‎ 


- 


x 


أقو لْلا حَوَلَوَلَا BBI ENI ALL SA IBAN‏ كُلِمَةٍ 
ا ی Ebeg EN‏ ل 4 7 0 

ANGIN ISA KEBEAN 3 3 من كَثْرِ من‎ 

3883. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid dari 'Ashim dari Abu 'Utsman dari Abu Musa Al Asy'ari radliallahu 'anhu ia 
berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam perang melawan (penduduk) Khaibar, - 
atau dia berkata- Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat orang-orang 
menuruni lembah sambil meninggikan suara dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar 
laa ilaaha illallah (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada ilah yang berhak disembah 
selain Allah), maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Rendahkanlah, karena 
kalian tidak menyeru kepada Dzat yang tuli dan Dzat yang ghaib. Sesungguhnya kalian 
menyeru Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat dan Dia selalu bersama kalian". Saat 
itu aku berada di belakang hewan tunggangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
beliau mendengar apa yang aku ucapkan. Saat itu aku membaca: "laa hawla wa laa quwwata 
illa billah (Tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah) ", maka beliau berkata kepadaku: 
"Wahai Abdullah bin Oais". Aku jawab: "Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Beliau 
melanjutkan: "Maukah aku tunjukkan kepadamu satu kalimat yang termasuk 


.. 


perbendaharaan surga?". Aku jawab: "Tentu wahai Rasulullah, demi bapak ibuku sebagai 
tebusan tuan." Beliau bersabda: "laa hawla wa laa quwwata illa billah." 


Aak - < A 


Heli GA é LI SAI Pagi AAA ` Mj JAN 


Pena 


KAKA Yo yua Patam AGS KE APA KA BNN 


A 


Z 2 4 na ام‎ NU 2 
"AG | 2 A AAA KR ا‎ PA EKS AN 4م‎ 3 21 Z ا‎ 
s Z Padi 


3884. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Abu 'Ubaid ia berkata: "Aku pernah melihat bekas luka pukulan pedang pada 
kaki (bagian lutut) Salamah. Aku lalu berkata kepadanya: "Wahai Abu Muslim, luka bekas 
pukulan apakah ini?." Dia menjawab: "Ini luka bekas pukulan yang aku alami pada perang 
Khaibar. Saat itu orang-orang berkata; "Salamah terluka" Maka aku mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau meludahi lukaku sebanyak tiga kali. Setelah itu aku 
tidak merasakan sakit hingga sekarang." 


TG Te 03 LAN MUKA.» 2 ka 2 ا‎ 0 NEO GAN رو ماه م ع‎ 259, 
APN IS ra HAN GE Esa 
TA A ا‎ Zz‘ PETEN Ana kz anen LAN eann 

IE رھ فِالْمْسَلِمِينَرَ‎ SEL BIS ra MA ES BAN 3 


TEA LAN gan 56 agi SYANSEN:I GLS AA يد‎ 
"ae IBAN Jatah Ten MEA Ma J3 NG 


LA - ر‎ 
"4 


PIN anakan b Ko sah kaan d = isi e 
: َقَالَأَشْهَدُ‎ ala pala DIA DARA Bai kasa SNG 
BN SAN SEA JAN yr JAN JE NG JERA Na لاله قاو‎ a 


- A 


GI 24, P - 5 aE a 5 25 ah EEP 5 26, 1 
KAN Jl oa A PAS KS ENI YR AS Jalal 


3885. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Hazim dari Bapaknya dari Sahal ia berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
berhadapan dengan Kaum Musyrikin di peperangan beliau, lalu beliau saling menyerang. 
Kemudian masing-masing pasukan bergabung dengan bala tentara mereka. Sementara 
diantara Kaum Muslimin terdapat seseorang yang tidak menyisakan seorang musyrik pun 
kecuali ia terus mengejarnya untuk dipenggal dengan pedangnya. Seseorang berkata: 
"Wahai Rasulullah, tidak ada seorangpun yang mendapat ganjaran pahala sebagaimana yang 
didapat si fulan." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh orang itu 
termasuk penduduk neraka." Mereka balik bertanya: "Kalau begitu siapa diantara kami yang 
menjadi penduduk surga bila orang seperti ini termasuk penduduk neraka?." Kemudian 
seorang laki-laki dari kaum Muslimin berkata, "Aku akan mengikutinya". Maka dia mengikuti 
orang tersebut, hingga ketika dia mempercepat langkah atau memperlambatnya, aku selalu 
bersamanya. Akhirnya dia mendapatkan luka parah, ketika dalam keadaan sekarat, dia 
meletakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkah diantara dua dadanya, lalu 


DAN 


dia menekannya, akhirnya dia membunuh dirinya sendiri. Maka orang yang mengikutinya 
tadi pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Aku bersaksi bahwa 
tuan adalah benar-benar utusan Allah". Beliau bertanya: "Kenapa kamu berkata begitu?". 
Orang itu mengabarkan kepada beliau. Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya ada seseorang 
yang beramal dengan amalan penduduk surga berdasarkan yang nampak oleh manusia 
padahal dia dari penduduk neraka. Dan ada seseorang yang mengamalkan amalan penduduk 
neraka berdasarkan yang nampak oleh manusia padahal dia dari penduduk surga." 


SATA LTE el pes NG LA Alan اناد‎ 


SEKEN JAS IBAN BALA‏ يو دحي 


3886. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa'id Al Khuza'i telah menceritakan 
kepada kami Ziyad bin Ar Rabi' dari Abu "Imran ia berkata: Anas memperhatikan orang-orang 
pada hari Jum'at, ternyata dia melihat thayalisah (pakaian bergaris-garis). Dia LALU berkata, 
"Seakan-akan mereka saat ini adalah orang-orang Yahudi Khaibar." 


LNG NGA? AG 2 ور‎ 2 AR 2278 و‎ a A 57 2155 4 
NENG JALAN Ge) bêng EP ag 
A Erei LA A A 


ÁÁÁ INÉ ga MEN JNE AKA أي طَالِبٍرَضِيَ‎ 


grr 


AACS JA PAWANA MUH ssd JANE andalas | صل اتا‎ NG 
KASAR a ندر‎ 212 9 KIE PERAN AS A E 424 kah JA AE 


3887. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Hatim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah radliallahu 'anhu la berkata: 'Ali bin Abu 
Thalib radliallahu 'anhu pernah tertinggal dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam ketika perang 
Khaibar, sebab waktu itu ia sedang sakit mata. Dia berkata: "Aku tertinggal dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian 'Ali menyusul dan bertemu dengan beliau shallallahu 
'alaihi wasallam. Pada malam harinya yaitu ketika pagi harinya Allah memenangkan Kaum 
Muslimin, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku akan memberikan bendera 
komando perang ini kepada seorang laki-laki", -atau bersabda- "Besok pagi, bendera ini akan 
diambil oleh seorang laki-laki yang di cintai Allah dan Rasul-Nya dan Allah akan memberi 
kemenangan ini lewat tangannya." Saat itu kami sangat mengharapkannya. Kemudian 
diaktakan: "Ini 'Ali datang." Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wasallam memberikan 
bendera itu kepadanya, lalu Allah memberikan kemenangan melalui dirinya." 


e Pak 


AA e GEA NE Bn PTUN Can يسمي‎ PL AN 
JENGENE 2 OA an peta 3 E NN TN aN 
HERIR ولاك ال‎ PESANNYA 1 2 مو‎ ya يديه يحت‎ 
g CARN VAN aLa sa sa A Ba si MAER لتا‎ Wae 


Lena J sabagian) Kera TE Ha PI AL 


Z 
Peka < 42 7 


Ga و‎ - . e @ 2 orz - 
REI أَعَطَامالرَايَدَقَقَالَعٌَيَارَسُو‎ NYA ET ولم‎ CN paras BAM 
Ga PAM Mang Paya enau 5 KEN 
NGA Ki KEN جلا وَاجِدًا‎ á DG Bad جب عَ یمم من حي‎ 


3888. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Sahal bin 
Sa'ad radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada waktu 
perang Khaibar: "Sungguh esok hari aku akan menyerahkan bendera komando ini kepada 
seorang laki-laki yang lewat tangannya Allah akan memenangkan peperangan ini. Dia adalah 
orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya." Sahal 
berkata: "Maka semalaman orang-orang memperbincangkan siapa diantara mereka yang 
akan diberikan kepercayaan itu." Keesokan harinya, orang-orang telah berkumpul di 
hadapan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan masing-masing berharap mendapat 
kepercayaan tersebut. Beliau bertanya: "Dimanakan Ali bin Abu Thalib?." Para sahabat 
menjawab, "Dia sedang sakit mata, wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Datangilah dan 
bawa dia kemari". Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu meludahi matanya dan 
mendo'akannya. Seketika matanya sembuh seakan tidak ada bekas sakit sebelumnya. 
Akhirnya beliau menyerahkan bendera komando perang tersebut kepadanya. 'Ali berkata, 
"Wahai Rasulullah, "Aku akan memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kita." 
Beliau berkata, "Laksanakanlah dengan tenang hingga kamu singgah pada tempat tinggal 
mereka lalu ajaklah mereka menerima Islam dan kabarkan kepada mereka apa yang menjadi 
kewajiban mereka dari hak-hak Allah. Sungguh seandainya Allah memberi hidayah kepada 
seseorang lewat perantaraan kamu, hal itu lebih baik buatmu dari pada unta merah (harta 
yang paling baik)." 


IM 


P ۴ 2 9 ME 5 2 5 G2 Aa 7 
بن وهب ة قال‎ A EA ن حو‎ AE بن‎ 2 TN LEG عَبّدالغقار بدا‎ NENGA 
A2 236 21222 ع 0752 رادم‎ 


LEAN ومالك رضي‎ oa ALAN ga مر‎ a 201110100 
42350838 SA Giga KASN | Siard N 6 الما‎ 
AAA AE $5 Ea A الل‎ Jo ANSUL عمو‎ ES 


DA IIA en dna LE ee da لاسي‎ 0 
Us: PETA byah صَلَّ‎ ANE BEAN NE kao ana 


SEKS SA 0 2153 


3889. Telah menceritakan kepada kami Abdul Ghaffar bin Daud telah menceritakan kepada 
kami Ya'gub bin Abdurrahman. -Dan diriwayatkan dari jalur lain- telah menceritakan 
kepadaku Ahmad telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb ia berkata, telah 
mengabarkan kepadaku Ya'gub bin Abdurrahman Az Zuhri dari 'Amru mantan budak Al 


Muthallib dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu ia berkata: "Kami menyerbu Khaibar, tatkala 
Allah menaklukan benteng Khaibar untuk kemenangan beliau, diceritakan kepada beliau 
tentang kecantikan Shafiyyah binti Huyyay bin Akhthab yang suaminya terbunuh, sedangkan 
dia baru saja menjadi pengantin. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memilihnya untuk 
diri beliau. Kemudian beliau keluar bersama Shafiyah, hingga ketika kami tiba di Saddash 
Shabhaa', dia berhenti untuk singgah bersamanya. Lalu Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam membuatkan tenda untuknya, membuat makanan yang terbuat dari kurma, 
tepung dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Persilakanlah orang-orang yang ada di 
sekitarmu!". Itulah walimah beliau dengan Shafiyah. Kemudian kami berangkat menuju 
Madinah, aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat dan memasukkan 
Shafiyyah kedalam mantel dibelakang, lalu beliau duduk diatas untanya. Beliau meletakkan 
lutut beliau, sementara Shafiyah meletakkan kakinya diatas lutut beliau kemudian berjalan." 


eja SA Ja dal Ae 5 IVA Al e AS 
AR a Aa AH - Ww” a A e عله سات اس ِو‎ ZA Fang A 
لين‎ a لمعه‎ 2 


3890. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata, telah menceritakan kepadaku 
saudaraku dari Sulaiman dari Yahya dari Humaid Ath Thawil dia mendengar Anas bin Malik 
radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam menetap bersama Shafiyyah binti 
Huyyay selama tiga hari di jalan Khaibar sejak beliau menikahinya. Dan Shafiyyah adalah 
termasuk orang yang ditutupi dengan hijab" (kain penutup seluruh tubuh)." 


ر کار و 0 PA‏ م دو رده 2ع و دم £ مور KG‏ 
Go PAR TS‏ خن ميد اهرضي 


A 


PA AA AZ NU Parakan Sanga sal | ASI is an 
م اي‎ 


YG A ALTARES: T A E 3236 

insa PN AN SANG gah a JW AAN IN ga NGA Meh عقب‎ WE, 
La aa Au) nan AN AAA ge AL) Peak si 
PR en ani مَلَحكتٌ يَمِينْهُكَلَمَاارَتَحَلَوَ‎ 


3891. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Humaid 
bahwa dia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menetap bersama Shafiyyah binti Huyyay selama tiga hari di jalan antara Khaibar dan 
Madinah, beliau dibuatkan tenda bersama Shafiyyah. Kemudian aku mengundang kaum 
Muslimin untuk menghadiri walimah (resepsi perkawinan) beliau. Saat itu tidak ada roti dan 
tidak pula daging. Ketika itu beliau memerintahkan Bilal untuk menghamparkan hamparan 
yang terbuat dari kulit, setelah itu kurma, susu kering dan minyak samin diletakkan di atas 
hamparan tersebut. Lalu kaum Muslimin sama berkata, "Dia salah seorang dari ummahatul 


muslimin ataukah sahaya beliau?." Sebagian mereka menjawab: "Jika beliau menghijabnya 
berarti termasuk salah seorang dari ummahatul muslimin, jika beliau tidak menghijabnya 
berarti hanya seorang sahaya beliau." Ketika berangkat pulang, beliau menempatkan 
Shafiyyah dibelakang beliau dan menyelimutinya dengan hijab." 


DAA و‎ 0 


AAS‏ بو EK AAN SAN San ANJI‏ كد 
بن هلال عن عَبَدِ الب BEAN pe) AR AA ES NGE PI ga Jika‏ 
Lain asa : LE Jo NGGEN BIS‏ 


3892. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah. -Dan telah diriwayatkan dari jalur lain- telah menceritakan kepadaku Abdullah bin 
Muhammad telah menceritakan kepada kami Wahb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Humaid bin Hilal dari Abdullah bin Mughaffal radliallahu "anhu ia berkata: 
"Ketika kami sedang mengepung benteng Khaibar, ada seseorang yang melempar wadah 
kulit berisi lemak, lantas aku melompat untuk mengambilnya. Aku menoleh, ternyata ada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sehingga aku malu kepadanya." 


CA رضي‎ AE AE سال‎ an عا ي‎ KAN حَدَدْنِي بيد‎ 
AMENS] PAN کل الثو مو‎ AG Pen ب يو‎ ANA AN ANA 


2 


dasi SAK SA A Sr ا کل الوم هو‎ 


3893. Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Salamah dari 'Ubaidullah dari 
Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa pada saat perang Khaibar, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan bawang dan daging keledai jinak." "Beliau 
melarang makan bawang haditsnya dari Nafi', sedangkan (melarang makan) daging keledai 
jinak dari Salim. 


N 


IM 


BABA, gga : Keadaan dea ena‏ م 
Km AI SI NE AS‏ 


3894. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Oaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan, dua anak Muhammad bin 'Ali dari Bapak 
keduanya dari 'Ali bin Abu Thalib radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 


wasallam melarang nikah mut'ah (perkawinan dengan waktu terbatas semata untuk 
bersenang-senang) dan melarang makan daging keledai jinak pada perang Khaibar." 


Peran 


LEA EP UEA Wa AS AE iJ kag داد‎ 


ng -%7 aaa? 1 »- او شا“‎ 


3895. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dari Ibnu 
'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan 
daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar." 


LA 9 


SE NE EA na NGEH 3 a AN SA P3 
KI KA آ کل وما‎ lêr asa gi صل اله‎ ba KÉN 


3896. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Nashr telah telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin 'Ubaid telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dan Salim dari 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma ia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang 
makan daging keledai jinak pada perang Khaibar." 


LT 2‏ حر 2x6‏ وى و A‏ و و ل ا و شام 4 
داشا aa‏ و شن تعموين عل عن جاير ب هتراهم 


A N 


e 


PA 2 AKSI pen ARA ag Ket ala ALA Jo ANG PISA رضي‎ 
IAI 


3897. Telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Harb telah telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid dari 'Amru dari Muhammad bin "Ali dan Jabir bin Abdullah radliallahu 
'anhuma ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan daging keledai 
jinak dan memberi kelonggaran (untuk mengonsumsi) daging kuda pada saat perang 
Khaibar." 


CN رضي‎ MAL TAN خد 5ا2‎ Del biak KUP Lek ra 


Yaa saie e trans ES PAN Aah a 
SAB NAS AAS سَيْكَاوَ اهر قو هاقال انا ي او‎ ASN Spa کا لوا‎ 


MENC NG KIE ہی‎ AR و قال‎ 


3898. Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Sulaiman telah telah menceritakan kepada 
kami 'Abbad dari Asy Syaibani ia berkata; aku mendengar Ibnu Abu Aufa radliallahu 
'anhuma; "Kami pernah merasa sangat lapar ketika perang Khaibar, sementara periuk tengah 
mendidih." Dia juga berkata; "Dan sebagiannya sudah ada yang hangus." Tiba-tiba datang 
seorang penyeru Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sambil berseru; "Janganlah kalian 
memakan daging keledai sedikitpun dan tumpahkanlah periuk-periuk itu." Ibnu Abu Aufa 
berkata, "Kemudian kami memperbincangkan bahwa pelarangan itu karena keledai tidak 
termasuk bagian seperlima ghanimah (rampasan perang). Dan sebagian lagi berkata: 
"Pelarangan itu secara mutlak, karena keledai memakan kotoran." 


2 A 
000 


SN GIA ANE ce AE AS | ING GA WL GA Ubin 
an hA NA aga, A IA? Ala RA PALA 33 
SAN PA la AE Je 


3899. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Adi bin Tsabit dari Al Bara' dan Abdullah 
bin Abu Aufa radliallahu 'anhuma bahwa mereka pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berhasil mendapatkan beberapa ekor keledai, lalu mereka memasaknya. Tiba- 
tiba seorang penyeru Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berseru: "Tumpahkanlah periuk- 
periuk kalian." 


r 


R A 0 WA 2. Kao et ر کہ ھور ر‎ - G ر ر ر‎ A ر و‎ 
3 EIE NANG A? 92 R Sabên GAS SAS WAS Kanal حَدثني إِسْحَاقَحَدَتْمَاعَبَّد‎ 
ETER? HARIAN EN JAN En CI EA رضي‎ 


AA? 


yaa‏ خد ERA SIS passa‏ عدي بن Je ANE NGANGGE ab‏ اليه 


Sada 
3900. Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdush Shamad 
telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Adi bin Tsabit 
aku mendengar Al Bara' dan Ibnu Abu Aufa radliallahu 'anhum keduanya bercerita dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, ketika terjadi perang Khaibar, para sahabat telah memasak 
(daging keledai) di periuk-periuk mereka, lalu beliau bersabda: "Tumpahkanlah periuk-periuk 
kalian." Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari 'Adi bin Tsabit dari Al Bara' ia berkata; "Kami berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam.." seperti hadits di atas. 


PERAN عَنْعَامِرٍ‎ HE LAU kaga HAN SNN GAB AAS 
na An AAN ASN al عله عَلَيْهوَسَلَمفِغَرْوَوَحَي‎ 2 DIA AJ KAN 
NAMA Gedé 


3901. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa; Telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu Abu Zaidah; Telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari 'Amir dari Al Bara' bin 'Azib 
Radliyallahu'anhuma, mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami 
dalam perang Khaibar untuk membuang daging keledai jinak baik yang masih mentah 
maupun matang, dan setelah itu beliau tidak memerintahkan kami untuk menyantapnya. 


ash‏ حه 


SIA PSS Bi ينجل‎ dan A sihes iais AG Na 


fd - 7 


LA 
- 


MN PA BIMA Kere S 
3902. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abul Husain: Telah menceritakan 
kepada kami Umar bin Hafsh: Telah menceritakan kepada kami ayahku dari 'Ashim dari 'Amir 
dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengatakan: "Saya tidak tahu, apakah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang keledai dikarenakan ia kendaraan masyarakat sehingga 
beliau tidak ingin jika kendaraan (sarana transportasi) mereka lenyap, atau memang beliau 
mengharamkannya pada hari Khaibar khusus daging keledai jinak?" 


PE BEE EN NE ESA SEA An SAS EN LAN 
JAN pengin FN KS PAE PN LA Bagan A عمو رَضِيَ‎ 


EG ص‎ 


Aa KK لم‎ AH س قله‎ AJ NGANG) هتاف قال‎ Ta JELAS 


A 


3903. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ishaq; Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Sabiq; Telah menceritakan kepada kami Zaidah dari 'Ubaidullah bin Umar 
dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma mengatakan: Pada perang Khaibar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam membagi untuk pasukan penunggang kuda dua bagian. Ibnu 
Umar berkata; namun Nafi' menafsirkannya dengan mengatakan; Jika seseorang mempunyai 
kuda, maka ia peroleh tiga bagian (dua bagian untuk kudanya, yang satu untuk pemiliknya) 
dan jika tidak mempunyai kuda maka ia peroleh satu bagian. 


EN daa LSN EA IE ENI ANG ee‏ 53 جو 
Ee séh ii Áa saie Je AN JUS: Ka Mn‏ 


A 


A 


akh Pa ar Sun A5 PAS HEEF الم يرن نين حي‎ 
Banu عبش ود‎ peaga ahe? BISA جو وم قم‎ SERA 


3904. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair; Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab bahwasanya Jubair bin Muth'im; 
telah mengabar kepadanya katanya; aku pernah berjalan bersama Usman bin Affan 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan kami sampaikan protes; "Telah engkau beri 
Bani Muththalib seperlima ghanimah Khaibar sedang engkau membiarkan kami-kami ini, 
padahal kita semua sederajat disisimu!" Beliau katakan: 'Bani Hasyim dan Bani Muththalib 
adalah satu.' Kata Jubair, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak membagi untuk 
bani 'Abdi Syams dan Bani Naufal.' 


و ر 
Ria 32‏ 7 


6 - ارام ,22 9 م‎ Pn tunas 7 00 
a SAI S3 PNG PARE a آَسَامَ حَڏثتا بر‎ D a SA 


LK و‎ 0 54 PE x GAS 4 
e محر‎ Ia اللہ و‎ aa > PARAH AA 
Zo 7 wen ra AL sa 0 A < 


SAN EA MAN ap A ANA 


-has Padha (uas man a ري‎ 


> 
4 


naa GEN ono la saé NASA AI Ga NGA Bean, فام حى‎ Et NA 


[A 


Phoe PES ِو‎ a ول لق‎ ya Aliya ALI 


YA anna‏ حَفْصَدَرَوَ KAA‏ : یوگ اپ راود گك كارت اجان 


MA قات‎ IB ALA uli ag فِيمَنَهَاجَرَ فَدَخَلعْمَمْعَل‎ 


5-4 


ye 


2 
APSS‏ مه عي 


SA sasa SA , Sei an 
: KESAN yA , َمَضِبَت وكات گلا و اله نمحر‎ EA ANA 


asii aia وَكَُافَا‎ a َاِمحكُمْو‎ kalakan 


DL L 


CBU کیاد کر‎ PIN AL BIN Nás AAN NAN dagang 
4 2 at. 8 سمس ر م‎ Aa 2 ل‎ GA ور ار‎ 
desek gêng as تى‎ yess A SENI, 


ا r‏ م 
A 2‏ 


DENYA D Pata DIAN ten NN sen 


. 
- A 


N4 Ali 


IM 


EEE Lag JUS NGESENG SIS GS IE gat‏ لأَصحَابه 


4 مهو مسرم و Z‏ < 


SEN ga ÊSA ENG gan aa MEN Lah ida 33 A 
38 @ z 


asat SAN Gen KESE NATAS‏ ُوَلَاأَعْظ مق أَنْفْسِممِمَاقَالَكمْ 


LA LA 1 
و ° ع‎ Lena 


Las MARA ak ada ETATE ATN 


AN Ngka pak NGA 


w 


» 
مربي 
: 


3905. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al 'Ala'; Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah; Telah menceritakan kepada kami Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah 
dari Abu Musa radliallahu 'anhu katanya; Berita keberangkatan hijrah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ke Madinah sampai kepada kami ketika kami di Yaman, maka kami berangkat 
hijrah untuk menemuinya bersama dua saudaraku, aku yang termuda. Satunya Abu Burdah 
dan satunya Abu ruhm. -Kata Abu Burdah; sepertinya Abu Musa mengatakan dengan sekitar 
sepuluh, atau lima puluh tiga, atau lima puluh dua orang kaumku- kami menumpang perahu, 
selanjutnya perahu mendamparkan kami ke raja Najasyi di Ethiopia, di sana kami bertemu 


dengan Ja'far bin Abu Thalib dan tinggal bersamanya hingga kami bisa bersama-sama 
berangkat ke Madinah. Kami bertemu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertepatan beliau 
menaklukkan Khaibar. Selanjutnya sebagian orang yang bersama Nabi berujar kepada kami - 
maksudnya para penumpang perahu- "Kami lebih istimewa daripada kalian karena hijrah", 
kemudian Asma' binti 'Umais, -dia diantara yang datang bersama kami, penumpang perahu- 
menemui Hafshah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kebetulan dia turut hijrah ke 
Najasyi bersama rombongan perahu. Umar lantas menemui Hafshah yang ketika itu Asma' 
disisinya. Ketika Umar melihat Asma', Umar bertanya: "Siapa ini?" "Aku Asma' binti Umais! ' 
Jawab Asma'. Kata 'Umar: 'kamu turut bersama muhajirin yang menumpang perahu, atau 
melayari lautan itu? ', 'Benar' Jawab Asma'. Umar mengatakan: 'Kami lebih istimewa 
daripada kalian karena telah hijrah, dan kami lebih berhak terhadap Rasulullah daripada 
kalian-kalian! '. Mendengar ungkapan ini, Asma' bin Umais langsung emosi dan berujar: 
"Tidak, demi Allah, bahkan kebersamaan kalian dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, sehingga beliau bisa memberi makan yang lapar dan memberi nasehat yang jahil, 
sementara kami di sebuah negeri atau di bumi yang jauh dan gersang di Ethiopia, dan itu 
kesemuanya semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya, dan demi Allah, kami tidak bisa 
memberi makan yang lapar, tidak pula bisa memberi minum yang kehausan sehingga akan 
kulaporkan ucapanmu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kami juga disakiti dan 
diteror, dan semuanya itu akan kulaporkan kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Demi 
Allah, saya akan bertanya kepada beliau, saya tidak akan berdusta, tidak akan meninggalkan 
kebenaran, dan tidak akan menambah-nambahi! ' Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
datang, Asma' binti Umais menyampaikan uneg-unegnya: 'Wahai Nabiyullah, Umar 
mengatakan demikian-demikian -la laporkan ucapan Umar yang mengatakan dia dan 
rombongannya lebih istimewa-. Nabi bertanya: 'Lantas bagaimana kamu menjawab? 'Asma' 
menjawab, "Ya tadi kujawab demikian-demikian" -ia utarakan semua jawabannya- Nabi 
lantas bersabda: 'Dia, Umar, tidak lebih berhak terhadapku daripada kalian, dia dan para 
sahabatnya hanya mempunyai satu hijrah, sementara kalian para penumpang perahu 
mempunyai dua hijrah." Kata Asma' binti Umais: "Setelah itu kulihat Abu Musa dan para 
penumpang perahu menemuiku secara susul-menyusul menanyaiku hadits ini. Sehingga tak 
ada sesuatupun dari harta duniawi bisa lebih menggembirakan mereka, tidak pula lebih 
mereka agungkan daripada ucapan Rasulullah kepada mereka ini." Abu Burdah berkata, 
Asma' berkata: 'Kulihat Abu musa berulangkali meminta pengulangan hadits ini kepadaku.' 


4 


u 2 hea ع كر ا يكت يك كه راي‎ (TL CN 2 مهم مك ير‎ yk AK 
فقة الااشعريّين‎ sala صل‎ GAN قال بو برَدَةْعَنَ أبي مو سی‎ 
با‎ 


AT و ی عر ره‎ - 34 aa BUNDA Ta 0100111 2 5 4 Keran Tos 
RA Alis d) ON ف ماز لماصو اتهم بالقرَ‎ A peang | GA 


9. 
A 

2 LA 

$ 


Á AIG AE TAN KU en LIL Sta‏ يام وڪم اَن 
A 2 57‏ 
Pk‏ 


3906. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya), Abu burdah 
berkata; dari Abu Musa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh aku 
mendengar suara kelembutan orang-orang Asy'ari dengan bacaan Al Ourannya ketika 
mereka memasuki malam hari, dan aku mengetahui rumah-rumah mereka karena 
kemerduan suara mereka dengan alguran di malam hari, sekalipun aku tidak pernah melihat 
rumah-rumah mereka ketika siang. Diantara mereka ada yang sangat cekatan jika menemui 


kuda perang atau musuh." Nabi katakan kepada mereka: 'Sahabat-sahabatku menyuruh 
kalian agar kalian melihat mereka.' 


G AA AN > E‏ مر AÍ aleez? DRA‏ و و 22A‏ > و A 0 e 3A‏ لس 
E a a a GS aa‏ 


اوماد لدي صل عليه و سكم بعد TN TA RN‏ 


3907. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim; dia mendengar Hafsh bin Ghiyats; 
Telah menceritakan kepada kami Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa 
mengatakan; kami menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam setelah beliau menaklukkan 
Khaibar, lantas beliau membagi ghanimah untuk kami, padahal tidak beliau bagi untuk 
seorangpun yang tidak mengikuti penaklukan Khaibar selain kami. 


Sena ع‎ Gaal PA, عمر‎ TAN PAN an utan Sa 5 SAN SS 
ANN KSU ANN سال مزل فضي‎ IS 
SEN Je ANG AAA BA AN 56 EN ASI 4 AAN, AS 


TES PUS AAA ممە عند يقال‎ AN 

BIAN ENGLAND e 
RS NA NGANG i deal saleh ANA سول‎ 

ala sahe? a D 


4 
| 


HAN Gak gak EN AN yan TES PARI دشرا کين‎ JIN cg 


3908. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad, Telah menceritakan 
kepada kami Muawiyah bin Amru; Telah menceritakan kepada kami Abu Ishag dari Malik bin 
Anas katanya, telah menceritakan kepadaku Tsaur katanya, telah menceritakan kepadaku 
Salim -mantan budak- Ibnu Muthi' ia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
mengatakan, "Kami menaklukkan Khaibar dan tidak kami peroleh ghanimah berupa emas 
dan tidak pula perak, ghanimah yang kami peroleh hanyalah berupa sapi, unta, perbekalan, 
dan kebun-kebun. Kemudian kami pergi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ke 
Wadil gura dan beliau ditemani seorang budaknya yang bernama Mid'am, budak yang 
dihadiahkan oleh salah seorang Bani Dhubab. Ketika ia sedang menurunkan barang-barang 
bawaan unta muatannya, ia terkena anak panah yang menyasar sehingga budak itu tewas. 
Karenanya, para sahabat berkomentar: 'Duhai alangkah senangnya dia peroleh kesyahidan.' 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menampik ucapan mereka dengan bersabda: 'Bahkan 
demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, bahwasanya kain yang diambilnya saat perang 
Khaibar dari barang-barang ghanimah yang belum resmi dibagi, akan menyalakan api 


baginya.' Spontan ada seseorang membawa satu tali sandal atau sepasang tali sandal setelah 
mendengar komentar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut. Selanjutnya orang itu 
berkata: 'Aku mendapatkan tali sandal ini." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam langsung 
berkomentar: "Itu satu atau sepasang tali sandal neraka." 


As HAN GEN GA AN AR NAN HE E dan Sa 


Pap, 2. <x - to FA ESAI - 
m? 59 Es: Na ا‎ ana رضي‎ 
خرو‎ 2 - 5 2124A PEPA 2: 7 ر‎ 4 

3909. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam; Telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far katanya; telah mengabarkan kepadaku Zaid dari ayahnya, ia 
mendengar Umar bin Khaththab radliallahu 'anhu berkata; "Ketahuilah, demi Dzat yang 
diriku berada di tangan-Nya, kalaulah bukan karena mempertimbangkan; 'Jangan-jangan 
kutinggalkan generasi masa depan muslimin tak punya apa-apa.' Tidaklah ada sebuah 
kawasan dibuka, melainkan akan kubagi-bagi sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


membagi tanah Khaibar, namun telah kutinggalkan untuk kawasan tersebut sebuah 
perbendaharaan yang bisa mereka bagi-bagi." 


BASA P3‏ ل اا gai‏ عن مال كِب ا نيبام نوكر 


Ie BAN ALI iii CE AT PIL Ne 


3910. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna; Telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Mahdi dari Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Umar 
radliallahu 'anhu, katanya; Kalaulah bukan karena mempertimbangkan generasi masa depan 
muslimin, tidaklah ada sebuah kawasan dibuka untuk mereka, kecuali kubagi-bagi area 
kawasan itu semua sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membagi-bagi tanah 
Khaibar. 


A A 


KAE JAE, RANEE PIL NA SL SHALA A 


s 
A 


533 م‎ poa Jas Nb ka PAT عله‎ 2. TA o sai 


25 Baal bina PE AAN BONEKA PISA عاصلا‎ 


As ور ور‎ 2al o ANG, > ر “و‎ AE kesan ss د‎ 
TEA San AH BN dn BALE “AS Jk KA عن‎ GAS NGE 


74 SPAN 


2 


SAS YAN Bass dada ja JENG Ngy IBAN A AN E 


SARS حرم‎ sa بِحَيرَبَعَدَمَاا‎ PER 7 PA 


© 


Z 3 HA - 5 


رَس ول الهلا كفس لقال بان و EN‏ ئت ذاياوبر 523058 ENAN‏ 
e‏ جَلِس A eki a‏ 


3911. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah; Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan katanya; aku mendengar Az Zuhri dan Ismail bin Umayyah menanyainya, katanya; 
Telah mengabarkan kepadaku Anbasah bin Said, Abu Hurairah radliallahu 'anhu menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta beliau. Lantas sebagian Banu Sa'id bin 'Ash 
berujar: "Tolong, jangan engkau beri dia". Maka Abu Hurairah mengatakan: "Orang inilah si 
pembunuh Ibnu Qauqal.' Kontan orang Bani Sa'id menghinanya: 'Alangkah mengherankan 
binatang yang turun dari pelosok gunung 'Dho'n ini. -Ucapan hewan yang ditujukan kepada 
Abu Hurairah adalah untuk penghinaan- Dan disebutkan dari Az Zubaidi dari Az Zuhri, 
katanya, telah mengabarkan kepadaku 'Anbasah bin Sa'id, ia mendengar Abu Hurairah 
mengabarkan Said bin 'Ash, katanya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abban 
bin Said dalam sebuah ekspedisi militer dari Madinah ke arah Nejed. Kata Abu Hurairah, 
Abban dan bala tentaranya menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Khaibar setelah 
beliau menaklukkannya yang ketika itu tali kuda mereka terbuat dari sabut kurma. Kata Abu 
Hurairah, saya katakan: 'Wahai Rasulullah, jangan engkau bagi untuk mereka." Maka Abban 
ganti mengatakan: 'Apa engkau seperti ini wahai hewan yang turun dari dari puncak gunung 
Dho'n.' Lantas Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abban, duduk kamu." 
Dan shallallahu 'alaihi wasallam tidak membagi untuk mereka semua. 


JB n WANG A WG a SIS دناعم و‎ en pra 


SNN e JAN Abaki ih يَهوَسَلَم‎ : a 
A 4 a, ag مير‎ k 
| 


KA Ra ر ر ررر‎ At 3. NAN 2, x 3 


3912. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, Telah menceritakan kepada kami 
'Amru bin Yahya bin Sa'id katanya: Telah mengabarkan kepadaku kakekku, bahwasanya 
Abban bin Sa'id menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengucapkan salam, lantas 
Abu Hurairah berujar: "Wahai Rasulullah, inilah si pembunuh Ibnu Oaugal." Maka Abban 
katakan kepada Abu Hurairah, "Alangkah mengherankan untukmu, si hewan yang turun dari 
pelosok gunung Dho'n.' la mencelaku dengan seseorang yang telah Allah muliakan melalui 
perantaraanku, sedang ia mencegahnya untuk menghinaku dengan tangannya. 


GASAL AE IAI: AA ATANN aa 
PANAI TT بكر تسالس‎ TA He saé PA dijaga 
BABI) KAI من یحی‎ AAA aa ak EN Kaki 3 


6 


0 SEA IN SAS Sub PN NG saé 


ر سو 


Ia ME IAI MU PEE NAGA yag AN TN Per MA EU NA, 


g G 4‏ 78 عو 1 
Jai Kel AE ea AE Ja‏ هرسو ل اللو صل ANE‏ سم قا ی ابو بكر أن 
دل Kajaba BAE‏ فكلك هجر 2011 


2-9 


A TA AN ni ea صل‎ AA 
AG A Kisi NE PUASA SANI par 14 3 KS 


LA 


SBL ISA AIA SET KE 


WS VISI pa JET قال عُم رلا و‎ a SG 


u ONNE E Sa S Par ata ata SARA sg PH عشي ان‎ 


San, 4 PA: Al LEAN BE É KE lé SES SAI 


I6 S بُو‎ SUS SEE َم مصِيبًا حَنَّى‎ aa Nyo NG gi A pa 


an 


- 9 PPA - 


BA SAJA da ALA GAY ga sad Hana وَالَِيَِفْسِي‎ 


Jan اا‎ NIA KH AI AJ AN hap 5g جر‎ 
SEA NA AN Hajah NE PA ME ENG ANG aa : kena sae 


AI KANG AE GA AAS AS D A KE ÁN 


Íi SE BS CAN AS Š EEN Sesi An 


CH ya NG SNI‏ ئاكرى كان هامر تَصِيبا قَاسَتَبَدَعَلَيَّاقَوَجَدَمَافيأَنْفْسِنَا 
Ta‏ بِدَلِكَالْمْسَلِمُونَ PA AN Sae Sdh AAA MTA NA‏ 


3913. Telah menceritakan kepada kani Yahya bin Bukair; Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah, Fathimah Alaihas Salam binti Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus utusan kepada Abu Bakar meminta warisannya dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari harta Fai yang Allah berikan kepadanya di 
Madinah dan Fadak, serta sisa seperlima ghanimah Khaibar. Maka Abu bakar katakan, 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah bersabda: 'Kami tidak diwarisi, segala yang 
kami tinggalkan hanya sebagai sedekah saja, hanyasanya keluarga Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam makan dari harta ini, dan demi Allah, saya tak bakalan merubah sedikitpun 
sedekah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari keadaannya semula sebagaimana beliau 
kelola semasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan akan saya kelola sebagaimana 
Rasulullah mengelola. Maka Abu Bakar enggan menyerahkan sedikitpun kepada Fathimah 
sehingga Fathimah emosi kepada Abu Bakar dalam masalah ini. Fathimah akhirnya 


mengabaikan Abu Bakar dan tak pernah mengajaknya bicara hingga ia wafat, dan ia hidup 
enam bulan sepeninggal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika wafat, ia dimandikan oleh 
suaminya, Ali, ketika malam hari, dan Ali tidak memberitahukan kewafatannya kepada Abu 
Bakar, padahal semasa Fathimah, Ali dituakan oleh masyarakat. Ajalbnuya, ketika Fathimah 
wafat, Ali memungkiri penghormatan para sahabat kepadanya, dan ia lebih cenderung 
berdamai dengan Abu Bakar dan berbaiat kepadanya, sekalipun ia sendiri tidak berbaiat di 
bulan-bulan itu. Ali kemudian mengutus seorang utusan yang inti pesannya: 'Tolong 
datangilah kami, dan jangan seorangpun bersamamu! ' Ini Ali ucapkan jangan-jangan Umar 
juga turut hadir. Namun Umar mengatakan: "Tidak, demi Allah, jangan engkau temui mereka 
sendirian." Kata Abu Bakar, 'Kalian tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku, 
demi Allah, aku sajalah yang menemui mereka." Abu Bakar lantas menemui mereka, Ali 
mengucapkan syahadat dan berujar, 'Kami tahu keutamaanmu dan apa yang telah Allah 
kurniakan kepadamu, kami bukan berarti dengki terhadap kebaikan yang telah Allah berikan 
padamu, namun rupanya engkau hanya menggunakan logikamu sendiri memperlakukan 
kami, kami punya pendapat, selayaknya kami peroleh bagian karena kedekatan kekerabatan 
kami dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, hingga kedua mata Abu Bakar menangis. 
Ketika Abu Bakar bicara, Abu bakar sampaikan: 'Kekerabatan Rasulullah lebih saya cintai 
daripada aku menyambung kekerabatanku, adapun percekcokan antara aku dan kalian dari 
harta ini, saya tidak pernah mengingkari kebaikan, tidaklah kutinggalkan sebuah perkara 
yang kulihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya, selain kulakukan. 
Kemudian Ali katakan kepada Abu bakar: "Waktu baiat kepadamu nanti sore." Ketika Abu 
Bakar telah shalat Zhuhur, beliau naik mimbar, beliau ucapkan syahadat dan beliau utarakan 
masalah Ali dan ketidakikutsertaannya dari bai'at dan alasannya, kemudian beliau 
beristighfar. Ali kemudian bersaksi dan mengemukakan keagungan hak Abu Bakar, dan ia 
ceritakan bahwa apa yang ia lakukan tidak sampai menyeretnya untuk dengki kepada Abu 
Bakar, tidak pula sampai mengingkari keutamaan yang telah Allah berikan kepada Abu 
Bakar, hanya kami berpandangan bahwa kami sebenarnya layak untuk menyatakan 
pendapat dalam masalah ini (warisan), namun rupanya Abu Bakar melakukan dengan 
logikanya sendiri sehingga kami merasa emosi.' Kaum muslimin pun bergembira atas 
pernyataan Ali dan berujar: "Engkau benar." Sehingga kaum muslimin semakin dekat dengan 
Ali ketika Ali mengembalikan keadaan menjadi baik." 


aa Kep MECE PES يشار‎ AA NENG 


Pe pak PN Ing ea ESAI رَضيَ‎ 


3914. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar, Telah menceritakan kepada 
kami Harami; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah katanya: Telah mengabarkan 
kepadaku Umarah dari Ikrimah dari Aisyah Radlhiyallahu 'Anha, katanya: ketika Khaibar 
ditaklukkan, kami berujar: "Sekarang kami kenyang dengan kurma." 


AN EA ea é BE NE SS حَبِيبٍ‎ 2061 e 
Po D EN ge p 


3915. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan; Telah menceritakan kepada kami Qurrah 
bin Habib; Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dari 


Ayahnya dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, katanya: "Kami belum pernah kenyang hingga 
kami taklukkan Khaibar." 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam memperkerjakan orang-orang Khaibar 


ni E saga 00 Jaan 53 n 56 a 
Zaz 


Í AKÁ VISA, Pen arang ATA AIA تسا‎ 


22 al As jg 


aa AN GAN JANE AJO جين كذ رشان‎ LEN saga 


JEANS A aa dn Mma ME IE MS محمد‎ PAKE AI 
P رين نصا ل حي كك كما ع‎ yel 3 zá 7 KA ال‎ 
“anané MA GA AL 


3916. Telah menceritakan kepada kami Ismail, katanya; telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Abdul Majid bin Suhail dari Said bin Musayyab dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah 
radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan 
seseorang untuk mengelola tanah Khaibar, kemudian ia membawa kurma "Janib" (kurma 
yang berasal bukan dari Khaibar), maka Rasulullah bertanya: 'Apakah kurma Khaibar seperti 
ini? ' la menjawab: "Tidak, demi Allah ya Rasulullah, kami memperoleh satu sha' kurma Janib 
ini dengan menukar dua sha' kurma Khaibar atau tiga! ' Nabi mengingatkan: Jangan seperti 
itu kamu lakukan, namun juallah semua dahulu dengan beberapa dirham, kemudian 
uangnya kau belikan kurma Janib.' Kata Abdul Aziz bin Muhammad, dari Abdul Majid dari 
Said, bahwasanya Abu Said dan Abu Hurairah menceritakan kepadanya, bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus saudara Bani 'Adi dari Anshar ke Khaibar, lalu 
mengangkatnya sebagai pejabat Khaibar, dan dari Abdul Majid dari Abu Shalih As Siman dari 
Abu Hurairah dan Abu Sa'id dengan Hadits yang serupa. 


Bab: Perlakuan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada penduduk Khaibar 


14 


IA :1 JEEN Pn gbi بتاعي داجو و ير‎ RRA 
pa a KANG ANE asa 


3917. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail: Telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi" dari Abdullah radliallahu "anhu, katanya: Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam Pernah memberi orang yahudi hak kelola tanah Khaibar, caranya, agar mereka 
kelola, mereka tanam, dan mereka peroleh separuh hasilnya. 


Bab: Daging kambing yang diracun untuk nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam saat di 
Khaibar 


ANGAS LG Ja "a 2 ر را رو‎ 
NGAEN 23 Eo ana Tea go ny SE SAS 


hys 00 


yasa ala pané Ak 39 ARI, CST KS 


3918. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf: Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits; telah menceritakan kepadaku Said dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, katanya: 
Ketika Khaibar ditaklukkan, Rasulullah diberi kambing yang diberi racun. 


Bab: Pertempuran Zaid bin Haritsah 


ZA No > = وم ےک رو اي مو‎ ANTA ap ل بار ول و وم‎ 8T 2 Pap 
PEN Ca ANE SS سفيان7 بَنْسَعِيدٍ‎ CSS Maya PS مسد د حد تتا‎ IS 


5-47 


ESEON BEA la ya Pat AN APA dah NGE) 


sêpa NA) PAD MIS 3 SISA sana AAL Abas a 
AU ANAN AL 


3919. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Said Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Said Telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, katanya, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah mengangkat Usamah bin Zaid sebagai pimpinan suatu kaum, dan mereka 
mengkritik atas kepemimpinanya. Maka Rasulullah bersabda: "Jika kalian mengkritik habis- 
habisan kepemimpinanya, berarti kalian juga mengkritik habis-habisan kepemimpinan 
ayahnya sebelum ini. Demi Allah, dia sangat layak untuk memimpin, dahulu ayahnya 
diantara manusia yang paling aku cintai, dan ia (Usamah) sekarang diantara manusia yang 
paling aku cintai setelahnya." 


2 


KR 
a 


Bab: Umrah pengganti, Anas menyebutkannya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa 
Sallam 


KENGE EÉN A EN NE Jeh ga) عَميد اله نمو می‎ SA 
م‎ DA و ا‎ - Si و‎ ái ور‎ 
BS EA SAR SA SER gala AA ISA 


HE ara 


BAS ea SS MAN كما كبوا‎ Hua 


4 


Kane ان‎ 
وأا‎ AN اله قال أَمَارَسُو‎ AE MALAKA سو‎ SAH A 


BAH AAA ASEAN Pata سر أ لوحي‎ 


Ta 


َأحَدَّرَسُو Je NI‏ اميه و ملم اأڪتا ب و لبس بحسن يكنب فكب هَدَامَاقاصى aké‏ 


In HI اپو‎ AGAN SAJA RA یبد‎ AEG 
\ ISA Siji vah aa AETIA ASIA SAS 


Pa oo 8 + وم‎ A ےم 5 2 جر‎ 
Ni KNA kaa IE ELANG SEN, bata Ma 


چ 


ENAK SINGA Wap GIE اع ياعم قَتَنَاوَ‎ 


Ka 


3 


2 1 v shra LoL AS wz 2 P KEELEE 
p AA a PA متنا‎ SN 


1 A 


JAJI aa AJE PARRE ا‎ DIAN AB NE AMS 
وال لري دِآَنْتَ أَخُونَاوَمَوَلَانَاوَقَالَعَ نلا‎ Kana and NG 
KAS Ina KAA I span 


3920. Telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Abu Ishag dari 
Albarra" radliallahu 'anhu, katanya, Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berumrah di 
bulan Dzul ga'dah, dan penduduk Makkah enggan membiarkan beliau memasuki Makkah 
hingga memperkarakan mereka untuk tinggal hanya selama tiga hari, ketika itu kaum 
muslimin menulis surat perjanjian, mereka tulis dengan redaksi "Inilah ketetapan yang 
diterima Rasulullah". Orang-orang Ouraisy pun mengajukan protes "Kami tidak mengakui ini, 
kalaulah kami sadar bahwa engkau adalah Rasulullah, kami sama sekali tidak melarangmu, 
namun engkau hanyalah Muhammad bin Abdullah". Rasulullah pun berujar 'Aku Rasulullah, 
sekaligus aku juga Muhammad bin Abdullah. Kemudian beliau katakan kepada 'Ali bin Abu 
thalib radliallahu "anhu "Tolong hapuslah redaksi Rasulullah." Ali katakan "Demi Allah, saya 
tidak akan menghapusnya selama-lamanya." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
kemudian mengambil kertas tersebut -padahal beliau tidak bisa menulis dengan baik-dan 
beliau tulis "Inilah ketetapan yang diterima Muhammad bin Abdullah agar ia tidak memasuki 
Makkah dengan senjata, selain pedang yang terbungkus dalam sarung, dan agar jangan 
sampai penduduk Makkah menghalangi siapapun yang ingin mengikuti beliau melakukan 
thawaf, dan untuk tidak menghalangi salah seorangpun dari sahabatnya yang ingin 
bermukim disana. Tatkala Nabi sudah memasuki Makkah dan waktu sudah selesai, Orang- 
orang Quraisy menemui Ali dan berujar "Katakan kepada kawanmu (maksudnya 
Muhammad), masa tinggal di Makkah telah habis! Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
keluar dari Makkah kemudian anak perempuan Hamzah mengikuti beliau seraya memanggil 
"Wahai paman, wahai paman" Ali kemudian menggandengnya, dan ia tarik tangannya dan 
berujar kepada Fathimah 'alaihimassalam "Tolong rawatlah anak perempuan pamanmu", 
Maka Fathimah menggendongnya. Kemudian Ali, Zaid, dan Ja'far mempersengketakan anak 
perempuan Hamzah (maksudnya, masing-masing menginginkan agar anak itu dirumahnya). 
Ali mengatakan, 'Akulah yang mengambilnya dan dia anak perempuan pamanku." Sedang 
Ja'far mengatakan "Dia adalah anak perempuan pamanku dan bibinya adalah isteriku 
sendiri." Sedang Zaid mengatakan "la adalah anak perempuan saudaraku." Maka Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam memutuskannya untuk bibinya dan berujar: 'Bibi adalah 
pengganti ibu'. Dan beliau katakan kepada Ali: "Engkau bagian dariku, dan aku bagian 
darimu." Dan beliau katakan kepada Ja'far: "Akhlakku menyerupai akhlakmu." Dan beliau 
katakan kepada Zaid: 'Engkau adalah saudara dan maula kami." Ali katakan kepada 


Le 
A 
“NN 
en 
6 
< 
N 
“ 
0 


Rasulullah: "Tidakkah engkau nikahi anak perempuan Hamzah? Nabi menjawab: "Dia adalah 
anak perempuan saudaraku sepersusuan." 


IE Al aa محمد‎ a حَدَتْتَافلَيَمٌ حو‎ 3 PE ANG NENG 


9 EN Je ANG KALA رَضِيَ‎ Ss 25 “A Er أي حَدَّتتافليحْبَنْسْلَيَمَا‎ si 
هَذّيَهُوَحَلَقَرَأَسَهُبِالْحُدَيْبِيَة‎ EA AYAH ma افَحَالَ‎ patang Ags 3 


A ِلَامَاأَحَبُو‎ ai Yah G PEN GA AN LANA PERAN AS 


anu laa 21226 


3921. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' Telah menceritakan kepada kami 
Suraij Telah menceritakan kepada kami Fulaih -lewat jalur periwayatan lain- telah 
menceritakan kepadaku Muhammad bin Husain bin Ibrahim katanya, telah menceritakan 
kepadaku ayahku Telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Nafi' dari Ibnu 
Umar radliallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berangkat 
umrah, kemudian orang kafir guraisy menghalangi antara beliau dan Baitullah, lantas beliau 
sembelih sembelihannya, beliau cukur kepalanya di Hudaibiyah, dan beliau putuskan kepada 
mereka agar beliau berumrah tahun berikutnya, dan tidak membawa senjata selain pedang 
dan tidak berdiam di Makkah selain yang Ouraisy inginkan. Tahun selanjutnya beliau 
melakukan umrah, dan beliau memasuki Makkah sebagaimana perdamaian yang beliau 
janjikan, setelah beliau bermukim disana selama tiga hari, orang-orang Quraisy 
menyuruhnya agar beliau keluar. Beliaupun keluar. 


A? ور‎ 


P عون‎ ANAN PE DE ير عَنَمَنْصُورٍ‎ Ara ii psie 
SENAI Nan ês BEI AKAL رضي‎ AA SAN KE aii 


Ar AEAEE JELAS BAKA A AEAN 
KENANGAN عُمَر‎ GAGASAN sale DZ NIS AN A Naé 


DA 
0 
Z 


Ba LN NA G3 dal SA 


3922. Telah menceritakan kepadaku Ustman bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Mujahid, katanya, aku dan Urwah bin Zubair memasuki sebuah 
masjid, ternyata Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma sedang duduk di sebelah kamar 
Aisyah, kemudian Urwah bin Zubair bertanya; "Berapa kali Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berumrah? Ibnu Umar menjawab; "Empat kali." Aisyah terus berujar "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tak pernah berumrah kecuali Ibnu Umar turut menyertainya, dan beliau sama 
sekali tidak pernah berumrah pada bulan rajab." 


1252 23 


PEMILIK JAE SAS 


14 


BISA ANA ala GS BAN yua Aa at ولا‎ 
aja 


3923. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Ismail bin Abu Khalid ia mendengar Abu Aufa mengatakan, ketika Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam melakukan umrah, kami menutupinya dari anak-anak kaum 
musyrikin, dan diantara mereka ada yang menyakiti Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. 


AN Kena 54 ابن‎ PE 5 بن‎ 5 SN, 2 ANA > 
HS ASUS sa LAN Je NG AJE ضِي‎ 


P AREE ليه‎ DAA AAN a 
2 é KA PEN Mass saia AAA كينو‎ Maal a 


ara 


7 عازن ادم صل اليه‎ Ae gasak HE kan ANNS ag 
Suis ta PAN GEN SAN الام الي‎ AAA 


3924. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad alias Ibnu Zaid dari Ayyub dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, 
katanya, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba di (Makkah), 
kaum musyrikin mencemooh; "Telah datang kepada kalian para utusan yang "lembek" 
karena flu Yatsrib (Madinah), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam perintahkan para 
sahabat agar berlari-lari kecil ketika melakukan tiga putaran thawaf pertama dan agar 
mereka berjalan diantara dua rukun yamani. Tak ada yang menghalangi beliau untuk 
menyuruh mereka berlari dalam semua putaran selain karena kasih sayang beliau kepada 
mereka. Kata Abu Abdullah, Ibnu Salamah menambahkan dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair 
dari Ibnu Abbas katanya, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba pada tahun berikutnya, 
yang telah beliau minta jaminan keamanannya, beliau bersabda: "Berlarilah kalian agar 
orang musyrik melihat kekuatan kalian." Dan ketika itu kaum musyrikin berada di suatu 
lokasi yang namanya Quaiqi'an. 


AAA AG E 2 Na 7 ET 275 2 A 274 23s 25 ےی وده‎ 
KJ a ee رو‎ EES ESA AS 


AK A 2 a? Anin 2 Pa 2 ? 4 ور‎ Í Pa 
SS JÊNG NG gal بون الصقاو‎ a gak صل‎ Gan) سَعَى‎ 
r 7 2724 


3925. Telah menceritakan kepadaku Muhammad dari Sufyan bin Uyainah dari Amru dari 
'Atha' dari Ibnu Abbas radliallahu "'anhuma, katanya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berlari- 
lari di Baitullah dan antara Shafa dan Marwa, untuk memperlihatkan kekuatannya kepada 
orang-orang musyrik. 


SANG SN ME TA ei AAS EN A ga gaib 


- 
عو سمس 


MAKE pl ES D a لطر‎ a SA 
CEWE ANA Aa ea SEA Bal 1 
AS FI KUAH LSN 


3926. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas katanya, Nabi 
shallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah ketika beliau ihram, dan beliau 
menggaulinya ketika beliau telah bertahallul dan Maimunah meninggal di Sarif. Kata Abu 
Abdullah, Ibnu Ishag menambahkan, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Najih dan 
Abban bin Shalih dari Atha' dan Mujahid dari Ibnu Abbas, katanya, Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam menikahi Maimunah ketika Umratul gadla'. 


Bab: Pertempuran Mu'tah 


اف َا م در 5 ود 


alo Al عمر‎ f نافع أن‎ AR PAR re d MISA SIS 


211 - 


Pasa‏ ميو هو PENA A ERD AA‏ ويَعْنِي في 


21. 
o 4b 
A 


ra 


3927. Telah menceritakan kepada kami Ahmad Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb 
dari Amru dari Ibnu Abu Hilal katanya, telah mengabarkan kepadaku Nafi' bahwasanya Ibnu 
Umar mengabarinya bahwa ia berhenti mengamati Ja'far yang ketika itu dalam keadaan 
terbunuh, dan kuhitung ternyata ada padanya lima puluh luka akibat sabetan pedang atau 
tancapan tombak, dan tak ada lagi sisa daging pada punggungnya. 


PUN عبد اله بن سمي ڪن افع‎ E ga بَنُعَبَدِ‎ 1 KAA SS أدبا ي بكر‎ Bai 


22A A 


JS eis pasala sa: AT AN AA PAN se sena 


IE TE 11 3512 38315 5 PEENE Par ANA وان‎ 


ANG 22 ANANG سس سم ع‎ Taxi 2او.‎ 75 A 1 fs رههر‎ + ENG ih An Aog 
dak angka NS a a r 


pg - 


Ka sabaran F 


3928. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Bakar Telah menceritakan kepada 
kami Mughirah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Said dari Nafi' dari Abdullah bin Umar 
radliallahu 'anhuma, katanya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam perang Mu'tah 
mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai komandan, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berpesan: "Jika Zaid bin Haritsah gugur, maka Ja'far yang mengganti, jika Ja'far 
gugur, maka Abdullah bin Rawahah sebagai penggantinya." Kata Abdullah, aku berada 


ditengah-tengah pasukan dalam peperangan itu. Lantas kami mencari-cari Ja'far bin Abu 
Thalib, dan kami temukan ia diantara para prajurit yang terbunuh dan kudapati di tubuhnya 
ada sekitar sembilan puluh lebih luka karena tombak atau panah. 


Ayu KAN 


وى LA‏ لله 


emak AA SA‏ ل 


z 


SAJA AS Gal IS HENNA IH ريد‎ Belas 


2. 5 Z A u Ge para: 2.9 


SS Pa Ane CE صِيب أ خاو‎ AN SAN 


SAK‏ مكار فل SAI‏ افد 


3929. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Wagid Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dai Humaid bin Hilal dari Anas radliallahu 'anhu, bahwasanya 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah mengumumkan kematian Zaid bin Haritsah, Ja'far 
bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawahah kepada para sahabat sebelum berita kematian 
mereka sampai. Nabi sabdakan: "Bendera perang diambil oleh Zaid, lantas ia gugur, 
kemudian Ja'far mengambil alih benderanya, ia pun gugur, lantas diambil alih oleh Abdullah 
bin Rawahah dan ia pun gugur -seraya kedua mata beliau berlinang-, lantas bendera diambil 
oleh "si pedang Allah", Khalid bin Al Walid hingga Allah membuka kemenangan bagi mereka. 


KELAS gah SAN dani LAS AJE NAS SA 


ÚN 3 5 AE SAR pre 0 ا‎ ANGE رَضيَ الله‎ 


AB pena bibi: Ma سل د‎ ALAN LAI As la ara 


LA JA 
Wed 


ABE, PAN Ea MEA Hala كَعْنِي‎ 


A 


SAW ASN CENS 


A - A 
ed م ص‎ e z 


Só SENA ASA engan aah aja يمن گر أنه‎ SIB NGASI 


A 


KANG ENG NANG ani PARIS aa At AA PENA Ga 
A BLN SI A55 Pes PAKAN 5 


3930. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul 
Wahhab Katanya, kudengar Yahya bin Said mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 
'Amrah katanya, aku mendengar Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, ketika datang berita 
kematian Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib dan Abdullah bin Rawahah radliallahu 
'anhum, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam duduk dan nampak tanda kesedihan. Kata 
Aisyah, dan aku mengintip dari lubang pintu, kemudian ada seseorang datang dan berujar, 
"Wahai Rasulullah, isteri-isteri Ja'far, -laki-laki tadi lantas menceritakan tangis mereka-, maka 
beliau suruh orang tadi untuk melarang mereka. Kata Ibnu Said, si laki-laki lantas pergi, 
kemudian datang lagi dengan mengatakan: "Telah kularang mereka", lalu ia ceritakan 
kepada beliau bahwa isteri-isterinya tidak menaatinya dan berujar: "Demi Allah, wanita- 
wanita itu telah membuat saya kewalahan. Kata Aisyah, sepertinya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berujar: "Kalau begitu, taburkan tanah di mulut mereka." Kata Aisyah, saya 


katakan: "Kiranya Allah yang justru menaburimu tanah -kalimat ini untuk penghinaan atau 
sindirian atas ketidakbecusan seseorang tadi-, demi Allah, kamu belum melakukannya 
dengan baik, dan kamu belum mengentaskan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari 
tugasnya yang berat. 


KANE عَنَإِنَمَاعِيلَ بن أبي حَلِدِعَنْعَامِرِكَا قال‎ LE KA Me AAA gê 
الْجَتَاحَين‎ AIN جَعَم‎ kasi GI 


3931. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Telah menceritakan 
kepada kami Umar bin Ali dari Ismail bin Abu Khalid dari Amir katanya, Ibnu Umar jika 
memberi salam penghormatan kepada anak Ja'far ia mengatakan: ASSALAMU'ALAIKA YA 
IBNU DZIL JANAHAINI ' Salam sejahtera untukmu wahai putera yang mempunyai dua sayap. 


2. A ra 


S ليد يقو‎ NG NG ÊNGG NA A Da بم‎ P 
DR NANA AKA Par LANA LA 


3932. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ismail dari Qais bin Abu Hazim, katanya, kudengar Khalid bin Walid mengatakan, pada 
perang Mu'tah, pedang yang putus ditanganku sebanyak sembilan pedang, dan tidak tersisa 
di tanganku selain pedang Yamani. 


PAJA YAA LAI قب‎ SA JIE JABA A SAS A NENG 


2 A 


4 4 A . 2 27 5 „4A وو‎ 2 
"Oa o E 


3933. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Ismail katanya, Telah menceritakan kepadaku Qais, katanya, aku 
mendengar Khalid bin Walid mengatakan, "Pada perang Mu'tah ada Sembilan pedang putus 
di tanganku, namun yang tertinggal di tanganku hanya sebilah pedang buatan Yaman." 


AS KENA ab bê aaa Ka : KAWA PALA NS Ga REG ددني عِمرَ انين‎ 
AANA 1561 3 0-7 o 5554 KE sis Heran 
pen? PENS U S3 NANG ianh 


A 
a11 ےو‎ 


SUAI a A sig A Ba D ja ١ 4 |‏ تَلمْتَبَكِعَلَيَهِ 


3934. Telah menceritakan kepadaku Imran bin Maisarah Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fudlail dari Hushain dari Amir dari Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma, 
katanya, dahulu aku pingsan mendengar kematian Abdullah bin Rawahah. Seketika itu pula 
saudara perempuannya (saudara perempuan Nu'man, maksudnya) menangis dan 
mengatakan, "Aduuh, telah binasa orang yang mulia." Demikian ia katakan secara berulang- 
ulang. Maka ketika Nu'man siuman, Num'an katakan kepada saudara perempuannya: 


"Semua yang kamu katakan tadi, kecuali terdengar ditanyakan kepadaku: "Apakah engkau 
juga seperti itu pula?" Telah menceritakan kepada kami Outaibah, Telah menceritakan 
kepada kami 'Abtsar dari Husain dari Asy Sya'bi dari Nu'man bin Basyir katanya, aku jatuh 
pingsan ketika Abdullah bin Rawahah meninggal, namun engkau tidak menangis. 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Usamah bin Zaid 


A 


MA NBA dk sak SA KEARE b 


E sesi CAS قك اور جين‎ 
NA YI Aas adi ANG NG ka saga Pars DIA Ina Stang 
HAB SEE LUNAS Ter KN SAW SUN LS yaa PN KA UP 


3935. Telah menceritakan kepadaku Amru bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami 
Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Hushain Telah mengabarkan kepada kami Abu 
Zhabyan katanya, aku mendengar Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim kami ke Khurgah, lantas kami melakukan 
penyerbuan ketika pagi buta, kemudian kami mengobrak abrik mereka. Aku dan seorang 
laki-laki Anshar kebetulan berhasil memergoki seorang laki-laki dari mereka, ketika kami bisa 
mengepungnya, tiba-tiba ia mengucapkan syahadat "laa-ilaaha-illallah". Si laki-laki Anshar 
rupanya menahan diri dari penyerbuannya, namun aku nekad menusuknya dengan 
tombakku hingga aku berhasil membunuhnya. Ketika kami tiba, berita ini sampai kepada 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Lantas beliau berujar kepadaku: "Wahai Usamah, apakah 
engkau membunuhnya setelah mengucapkan laa-ilaaha-illallah? Saya jawab: "Dia 
mengucapkan kalimat itu hanya untuk mencari selamat saja!" Rasul tidak henti melancarkan 
kritiknya padaku hingga aku berangan-angan kalaulah aku belum masuk Islam sebelum hari 
itu. 


D 


Sd ja K3 FACTA BIL KE 3 PIA Sni Ama e ya PTA 


A 


gan PAN a A BN يولم مع‎ BSA 7 
TEKAN gik Sis Okey an angsa A ANA Z AN PISA 


bana SIS الحو ومس‎ A 00 


Para PIN Fe 


3936. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Hatim dari Yazid bin Abu Ubaid katanya, aku mendengar Salamah bin Al Akwa' mengatakan, 
aku berperang (ghazawah) bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak tujuh kali, 
dan aku berangkat dalam sebuah ekspedisi militer (Sariyah) yang beliau lakukan sebanyak 
Sembilan kali. Adakalanya kami dipimpin oleh Abu bakar dan ada kalanya kami dipimpin oleh 


Usamah. Sedang Umar bin Hafs bin Ghiyats mengatakan, Telah menceritakan kepada kami 
Ayahku dari Yazid bin Abu Ubaid katanya, aku mendengar Salamah mengatakan, aku 
berperang (ghazawah) bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak tujuh kali, dan 
aku pernah berangkat pada sebuah ekspedisi militer (sariyah) yang beliau lakukan sebanyak 
sembilan kali, terkadang kami dikomandani oleh Abu bakar, namun terkadang dikomandani 
Usamah bin Zaid. 


29 


X BEA ع رضي‎ Sea يديا ي‎ e Na a Ata 


KAH San SGS و و‎ Ala 53446 


3937. Telah menceritakan kepada kami Abu "Ashim Adh Dhahak bin Makhlad Telah 
menceritakan kepada kami Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' katanya, aku 
pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak tujuh kali dan beliau 
pernah mengangkat Ibnu Haritsah sebagai komandan kami." 


Iig ENG SA KA NANG NK SEA عبد اله‎ JASA SA 


2 AN AL AA KEP BN ega aga siei روث مع نيصل ال‎ 


3938. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Mas'adah dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' 
katanya, aku pernah berperang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak tujuh kali 
peperangan, dan ia sebutkan Khaibar, Hudaibiyah, Hunain, Dzatu garad, kata Yazid, yang lain 
aku lupa." 


Bab: Pembukaan kota Makkah, dan sesuatu yang dikirim oleh Hathib bin Abu 
Balta'ah ke Makkah 


KE KALA AS IE aro حَدَّكْتَاسُفْيَامُعَنَعَمْر و‎ da KAB SAS 

Wika ALE صل‎ ANG رسو‎ LAI KRL ge EL) انا ي افع يفو‎ 
JL BERA Neli SAS AN AAN JIN وال بم و‎ 
قَالَتَمَا‎ EN جي‎ PA TA AA AA AN: IE, Si ee ala 


4 27 2 F AI TAA 5 2 3073 
به رَسُول‎ pole iya nk IE NGANG 5 MEN > PIL مي‎ 7 


3 


sak Mata PANAI ebi Dana isa SEA Kadi 


La 


“ 


Ka susue bekasi EA ليور لقال ولا‎ Pat DAYA 


BALAS Gea Ea NG ول لقاو‎ PENA Las NE JASA 


de NG AG SE 223 SPA آمو‎ 1 PANE ASN ata مِنَالْمْهَاجِ‎ 


2 


geni NS NGANG IRA 1 pasek‏ وَأ MAN se ; KANAN‏ قال 
و دصل الله sêbe AN saga Mata‏ قال Kata a AE‏ 


بي 2 


BALA LA YES AR AN BEN 
م أوليا لقو‎ See BA MEN aha hah AE ké 
Jeda gan Jt AAA) ASI EN ya SASAK AE 


333) 
3939. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Said Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Amru bin Dinar, katanya telah mengabarkan kepadaku Al Hasan bin Muhammad 
ia mendengar Ubaidullah bin Abu Rafi' mengatakan, aku mendengar Ali radliallahu 'anhu 
berujar, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengutusku, Zubair, dan Miqdad, pesan 
beliau: "Berangkatlah kalian hingga kalian sampai "Raudhah Khakh", sebab disana ada 
seorang wanita penunggang unta yang membawa surat, rebutlah surat itu." Kata Ubaidullah 
bin Rafi, kami pun berangkat dan kuda kami pacu secepat-cepatnya hingga kami tiba di 
Raudah Khakh, disana telah ada ada seorang wanita menunggang unta. Kami katakan 
kepadanya: "Tolong keluarkan suratmu." "Aku tak membawa surat." Jawab si wanita 
tersebut. Maka terpaksa kami katakana; "Kamu harus keluarkan surat itu, atau kami yang 
akan menelanjangi pakaianmu!" Kata Ubaidullah, maka si wanita itu akhirnya mau 
mengeluarkan suratnya dari gelung rambutnya, dan kami bawa surat tersebut kepada 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Ternyata surat tersebut berasal dari Khatib bin Abu 
Balta'ah Al Ansahri untuk beberapa orang musyrik Makkah, memberitakan mereka beberapa 
kebijakan Rasulullah yang akan beliau lakukan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menginterogasi Hatib bin Abu Balta'ah dengan berujar "Wahai Hathib, apa maksudmu 
menulis surat seperti ini?" Jawab Hathib "Wahai Rasulullah, jangan engkau terburu-buru 
menghukumku, aku adalah seseorang yang dahulu terdampar di Ouraisy, -lantas ia jelaskan, 
dia adalah sekutunya, namun bukan berasal dari cucu keturunannya-. Orang-orang muhajirin 
yang bersamamu mempunyai banyak kerabat yang menjaga keluarga dan harta mereka, 
maka aku juga pingin jika aku tak punya nasab, aku cari pelindung disisi mereka sehingga 
menjaga keakrabanku. Aku lakukan bukan karena aku murtad dari agamaku, bukan pula 
berarti aku ridla terhadap kekafiran setelah kelslaman." Rasulullah memberi komentar 
"Hatib memang telah jujur kepada kalian." Umar namun menyampaikan sikap kerasnya 
"Wahai Rasulullah, biarkan aku untuk memenggal leher si munafik ini." Rasulullah 
mencegahnya seraya berujar "Dia, Hatib, telah ikut perang badar, siapa tahu Allah telah 
mengintip semua pengikut perang Badar dan bertitah "lakukan yang kalian suka, AKU telah 
mengampuni kalian, maka turunlah ayat: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kalian ambil musuh-Ku dan musuh kalian sebagai pelindung, kamu nampakkan kecintaan 
kepada mereka, padahal, mereka mengkufuri kebenaran yang datang kepada kalian." - 
sampai ayat "Telah sesat dari jalan yang lurus- (OS. Mumtahanah ayat 1). 


Bab: Penaklukan Makkah pada bulan ramadan 


BAK ANG Jak SIS LAN SAS سف‎ PA AE ANG 


GAK 


KAWA saga 334l sêka sak A aan KA EL GANG Yaa 
PE SWA Maa £ PONA LOAA ASAE 
SEKALI, ال عليه عَكَيَهِوَسَلَمَ < حَتَى‎ AN yy 
AANG PEN aka Ai 133 


3940. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits katanya, Telah menceritakan kepadaku Ugail dari Ibnu Syihab katanya, telah 
menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Ibnu Abbas 
memberitakannya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melakukan penaklukan Makkah 
pada bulan Ramadhan. Kata Ibnu Abbas, kudengar Said bin Musayyab juga seperti itu. Dan 
dari Ubaidullah bin Abdullah ia mengabarinya, bahwsanya Ibnu Abbas radliallahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah berpuasa, hingga ketika beliau 
sampai Kadid, sebuah mata air antara 0100310 dan Usfan, beliau membatalkan puasanya dan 
terus beliau tidak puasa hingga bulan yang dijadikan beliau puasa selesai. 


- - 
Kasi‏ ع و سدسم 


PE JNE h في الوم‎ DANG asa ماعب دال راق خم‎ JAN 


A 


SANA Ka gia aon ag Pelayan MAES án Ja NGGEN رَضِيَ‎ AE 
م هه مِنَالْمْسَلِمِينَإلَ‎ SN امور ري و لا‎ 


PRA WA‏ حت AG‏ هِوَمَاءبَينَعْسَقًا وَوَقُدَي AB‏ وَأَفْطَدواكَالَ 


AA ass‏ الخ الخد 


3941. Telah menceritakan kepadaku Mahmud, Telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrazag 
Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar katanya, telah mengabarkan kepadaku Azzuhri dari 
Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, bahwasanya Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah berangkat di bulan Ramadhan dari Madinah bersama sepuluh ribu 
sahabatnya, itu terjadi tahun kedelapan setengah semenjak tiba beliau di Madinah. Beliau 
dan kaum muslimin yang bersamanya berangkat ke Makkah berpuasa dan para sahabat juga 
turut berpuasa, hingga ketika beliau sampai di Kadid yaitu sebuah sumber mata air antara 
'Usfan dan Oudaid beliau membatalkan puasanya dan para sahabat juga turut membatalkan 
puasanya. Komentar Azzuhri, perintah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang diambil 
(dijadikan pedoman) adalah yang akhir, maka yang terakhir itulah yang dijadikan pedoman 
amal. 


SN ورت ناي ِڪَبًاس قال حر ج‎ ye Kas JAWA Asa JA PAD 
قَلَمااسَكَوَىعَلَ رَاحِلَتهِ‎ a MASA AN suka يومف رمسا‎ saja 


a PAN اجلبواء ا‎ Wa Jala Ga عا كام نمأو‎ 


£ 


UEA مَدَعَنَ ابْنِعَبَّاسِرَضِيَ‎ perak را غو‎ MANIA, Ali 
éé etia Keito AE قال ادد‎ $ É sgi de a sa 7 BONANG A 
Kaya TNE £ 


3942. Telah menceritakan kepadaku Ayyats bin Al Walid Telah menceritakan kepada kami 
Abdul A'la Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas katanya, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat pada bulan Ramadhan menuju Hunain sedang 
para sahabat ketika itu terpecah menjadi dua kubu, kubu pertama berpuasa sedang kubu 
kedua tidak puasa. Ketika beliau sudah siap diatas hewan tunggangannya, beliau meminta 
sebaskom air dan beliau letakkan diatas untanya atau tempat peristirahatannya, kemudian 
beliau mencermati pasukannya, lalu para sahabat yang tidak puasa berkata kepada para 
sahabat yang puasa; "Batalkanlah puasa kalian! Abdurrazag mengatakan, Telah 
mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berangkat di tahun penaklukan Makkah, sedang 
Hammad bin Zaid mengatakan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


PE ME EA ر عَنَمُجَاهِدِعَنَ طاو‎ gana bê Ia a PES Aa NET SHALA 

AAL KL ود|‎ YA TASYA AT يه ا‎ Lek EN as Tan BAG 2 BA 

AA‏ انه 7 ank ag‏ فصاع ختى بح ses ga‏ = بلا مما فت ب تارا 
A‏ 


RA NA AA EA ISA زسول‎ ALS sas AÉ ENIE TAR ANN 


A 


A ss AH dan 


3943. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Thawus dari Ibnu Abbas katanya, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan safar di bulan Ramadhan lantas beliau puasa, hingga beliau sampai di 
Usfan, beliau meminta diambilkan sebaskom air dan beliau minum tepat siang hari, ini beliau 
maksudkan agar para sahabat melihatnya, maka para sahabat pun membatalkan puasanya 
hingga beliau tiba di Makkah. Kata Thawus, kata Ibnu Abbas, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah "Berpuasa" ketika "Safar", pernah juga "Tidak puasa", siapa yang puasa, 
silahkan, siapa yang tidak, juga "silahkan", terserah. 


Bab: Pengibaran bendera saat penaklukan Kota Makkah 


AN ah E Na NING ANE ea EA مو‎ ASA KAA ANA 
قاءَ‎ ESS SE فيان ن رپ و‎ NG PUS AAS عام لقئج‎ kas 
Aa ab AN GAN ab AG سَلَّم‎ A A52 KAN لم شو‎ 
D D Ka GA ا‎ ea 


PENS ANG KERAS Mean peyang 36 


م م 


BALI rat ate ae ZA 1137 A 1. 5. < عند حط‎ Z A A ا‎ 


Pa 


Isani A e Sa kn jab كذ بيه‎ kasat ای عل‎ 


Su كوه‎ Jin IS AN AAS sap Ob Ind ni PARA 


HSE MEN GAS a a Ta AS ى‎ mA 


> 4 


e NAN SEN GBLA JAN MAKA 
LE SAN) فيم دسو‎ NA, Pe Sa Aan 


LA 


AIA, : PA GA ANG sala 2 LAN صل‎ ANA SA sal 


ad < 16 516 AZZ P Kl e A2 ر م‎ KEP 

KLS JENE GAS قال قال‎ Pa aa a NG تجا قل الم‎ Oa yaa 
si 2 01 ل ٢ر رو و - . 1 کید قا و امہ ہد‎ í A م يعد أو‎ 57 

SEA ri ad 5‏ فيه KA LN‏ قال و AN‏ رسو ل اله صل اله 


2 


JANE A و‎ Li ee لماه‎ SIP خر‎ A SURGA 212 E 


LA 


JAN SEA sa LA كر سول اله‎ AA KE NN KN يَف‎ 
انين لون لفل م5 ن كناو ككل‎ a gala EA Je AA 
KA SA Jek من‎ agla aE ANE NGA 


4 


PAKSA SN 


3944. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari Ayahnya, katanya, ketika Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam melakukan perjalanan pada penaklukan Makkah, orang-orang Ouraisy mendengar 
berita kepergiannya. Maka Abu Sufyan bin Harb, Hakim bin Hizam dan Budail bin Warga' 


langsung memburu berita Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Mereka terus melakukan 
perjalanan hingga sampai Marru Zhahran. Tiba-tiba mereka lihat perapian seolah-olah 
perapian Arafah. Abu Sufyan berkomentar "Apa ini, rupanya ia adalah perapian Arafah." 
Sedang Budail bin Warga' mengtakan "Itu perapian Banu Amru." Sedang Abu Sufyan 
mengatakan, 'Perapian Banu Amru lebih kecil daripada itu." Para penjaga Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian melihat pembesar-pembesar Ouraisy ini, mereka 
memburunya dan menangkapnya, serta meringkusnya ke hadapan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam. Rupanya Abu Sufyan kemudian masuk Islam. Ketika Rauslullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melakukan inspeksi pasukan, beliau katakan kepada Abbas: 
"Tolong Abu Sufyan engkau tahan di lokasi unta-unta yang dilubangi hidungnya itu sehingga 
ia bisa bebas mengamati kegiatan kaum muslimin." Abbas pun menahan Abu Sufyan, 
selanjutnya beberapa kabilah lewat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mereka lewat 
regu demi regu melewati Abu Sufyan. Sebuah regu kemudian melewatinya dan Abu Sufyan 
bertanya "Wahai Abbas, Siapa ini? Abbas menjawab: "Ini bani Ghifar. Kata Abu Sufyan: Apa 
urusanku dengan ghifar, aku dan mereka belum pernah terlibat perang." Kemudian bani 
Juhainah lewat dan Abu Sufyan memberi komentar yang sama, Bani Sa'd bin Hudzaim lewat 
dan Abu Sufyan berkomentar yang sama, bani Sulaim lewat dan Abu Sufyan berkomentar 
yang sama, hingga lewatlah sebuah regu yang Abu Sufyan belum pernah melihatnya sama 
sekali."Dan siapakah ini?" Tanya Abu Sufyan. Jawab Abbas: "Mereka adalah sahabat anshar, 
yang dipimpin oleh Sa'd bin Ubadah dengan membawa bendera. Sa'd bin Ubadah berujar, 
"Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari peperangan, hari ini ka'bah dihalalkan (tercederai 
karena perang)." Lantas Abu Sufyan mengatakan "Alangkah indah hari pembelaan ini! 
Kemudian datang sebuah regu yang anggotanya paling sedikit yang diikuti oleh Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, para sahabatnya, dan bendera Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersama Zubair bin Awwam. Ketika Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melewati Abu 
Sufyan, Abu Sufyan berujar "Tidakkah engkau dengar ucapan Sa'd bin Ubadah?"Apa yang 
diucapkannya? Tanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menjawab "Bohong si Sa'd itu, namun yang benar hari ini adalah hari Allah 
mengagungkan ka'bah, dan hari saat ka'bah agar diberi kiswah (kain penutup ka'bah)." 
Lantas Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam memberi intruksi agar bendera kaum muslimin 
ditancapkan di Hujun. Kata 'Urwah, dan telah mengabarkan kepadaku Nafi' bin Jubair bin 
Muth'im katanya, aku mendengar Abbas berujar kepada Zubair bin Awwam: "Wahai Abu 
Abdullah, disinilah Rasulullah memerintahkanmu agar bendera ditancapkan." Dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam perintahkan Khalid bin Walid agar masuk Makkah lewat bagian 
atas dari Kada", dan Nabi shallallahu "alaihi wasallam masuk Makkah melewati Kuda -nama 
tempat-, pasukan berkuda Khalid bin Walid radliallahu 'anhu ketika itu terbunuh dua orang, 
Hubaisy bin Al Asy'ar dan Kurz bin Jabir Al Fihri. 


259 عو A‏ ر Dap‏ و LB‏ رو aa‏ .2 2 سو دا م ر وده A ce.‏ 
gal Wa‏ الو eka SAS‏ معاويَة بن َة قال سمغت عبد BAN‏ مغفل يَقَولرَ 


f . 
A 


- A 0 Pa 4 
سے ا و 2222$ 2 و‎ „A 22 ا وی راع افر‎ NE 2 نام ارا مه دوج‎ PRESAN 
laa NE BE AN AS تاقته و هو‎ ESA الَمُعَلَيَهِوَسَلَمَ‎ Je 
م ر‎ -é 2 20 A مو‎ 
3945. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Mu'awiyah bin Ourrah katanya, kudengar Abdullah bin Mughaffal mengatakan, aku 


Pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari penaklukan Makkah diatas 
hewan tunggangannya membaca surat Al Fath dan beliau ulang-ulang. Dan Mu'awiyah 


berkata: "Kalaulah para sahabat tidak berkumpul di sekitarku, niscaya akan kuulang-ulang 
sebagaimana Rasulullah mengulang-ulanginya." 


e AA PeT ea m a A GA APE ايعان اع‎ na 


# رجه وام‎ e A 25454 SA GA Tart Tas LAN IA 2 ap 2 إس‎ > 
١ a < 


DANA A IA JA asa Pars AN Jo IE 


Z 


Sasa EL Jami, BE 30236 As NS 3‏ عَنَّ 


ra d 


A PA 
PA Pn 3 SAS 


ra 


3946. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman Telah menceritakan 
kepada kami Sa'dan bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Hafsah 
dari Azzuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, katanya; 
"Sekarang telah tiba penaklukan ya Rasulullah, dimana engkau singgah esok?" Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Apakah Aqil meninggalkan persinggahan untuk kita? 
Lantas beliau sabdakan "Seorang mukmin tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak 
mewarisi orang mukmin." Ditanyakan kepada Az Zuhri; Lantas siapa yang mewarisi Abu 
Thalib? Nabi menjawab: "Yang mewarisinya 'Aqil dan Thalib." Kata Ma'mar dari Az Zuhri 
dengan redaksi; 'Dimana engkau singgah esok -maksudnya ketika hajinya-? sedang Yunus 
tidak mengatakan lafadz "Dalam hajinya" tidak pula ada redaksi "Jaman penaklukan 
Makkah." 


JBL KE ټرةَرَضي‎ PES ALE GENG ل يد بو‎ 


و 


KANG SAE KENA KASI 5 FAE لار ا‎ 


3947. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah menceritakan kepada kami Syu'aib 
Telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu, katanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, jika Allah memberi 
kemenangan, insya Allah persinggahan kita adalah al khaif, tempat yang dahulu 
dipergunakan orang Ouraisy bersumpah untuk melakukan kekafiran. 


SBN EA EME ia a Hen NAS Jae ENE سی‎ ya SAS 


IM 


5 JAS KE 5 JAE Nenek A SETELAN رَضِيَ‎ 
24 TT 2 az $ 2 
سمواعبى الحكفر‎ 9 PBS بني‎ 


3948. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu, katanya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika 
menuju Hunain: "Tempat persinggahan kita esok insya Allah di Khaif Bani Kinanah, tempat 
yang dipergunakan Ouraisy untuk bersumpah diatas kekufuran." 


Ha aa IN Maba قر‎ is 
SILAT جل‎ SAE AN Alat امتح و َر‎ sa ككل‎ ka pasa 


< skag Pi BAG Pn ea AD aa Z 2 Pe 
ACN Sada a RASAI MIA بأستاراأڪىبةفقالافتلة قال مالكو‎ 
GA 
3949. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah Telah menceritakan kepada kami 
Malik Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, 
katanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memasuki Makkah pada hari penaklukan Makkah 
dengan memakai topi besi diatas kepalanya, ketika beliau melepasnya, seorang laki-laki 
datang dan berujar; "Itu, si Ibnu Khathal bersembunyi dibalik tirai Ka'bah." Spontan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berujar "Bunuhlah dia." Kata Malik, setahu kami, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam ketika itu tidak dalam keadan ihram, wallahu A'lam. 


2 


Me AA NENEK Jalak NG aa e ES 
BAE Pn NI SA وسم مک كو م‎ ALA GLASS رضي‎ 
IA ten KS (JBS AA pan 

(وَمَا يُعِيدُ 


3950. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Fadhl Telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah radliallahu 
'anhu, katanya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memasuki Makkah pada penaklukan 
Makkah yang ketika itu di sekitar ka'bah ada tiga ratus enam puluh patung, lantas beliau 
porak-porandakan dengan sebongkah kayu di tangannya seraya beliau serukan "Sekarang 
telah datang kebenaran dan kebatilan telah musnah." (OS. Isra; 81), "Sekarang kebenaran 
telah datang dan kebatilan tak akan terulang dan kembali lagi." (QS. Saba': 49). 


ME EKA ا ي دتا ايو بُعَن ع‎ SIS JEANS ISA حَدَدْنِي‎ 
AA فيه ال‎ ESEK Sigi THA HAL KAN اشر مل‎ ba NGE 
ala sake? AANG ega) Seal AEE ر‎ Panu AS 


2 GE 


SA AS EA ALA salé SANAS‏ جَوَلَمْ يُصَلٍ فيه 
aE‏ عن ala gae? De Keii NGGE EKA NG Gg‏ 


3951. Telah menceritakan kepadaku Ishag Telah menceritakan kepada kami Abdush Shamad 
katanya, telah menceritakan kepadaku ayahku Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam ketika 
tiba di Makkah, beliau enggan masuk Baitullah (ka'bah) yang ketika itu banyak arca (patung), 


maka beliau perintahkan agar semua gambar-gambar dibuang, maka dikeluarkanlah gambar 
Ibrahim dan Ismail yang keduanya digambarkan mengundi nasib dengan anak panah. Lantas 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkomentar: "Kiranya Allah membinasakan mereka, 
mereka tahu bahwa Ibrahim dan Ismail sama sekali tak pernah mengundi nasib dengan anak 
panah." Kemudian beliau memasuki Ka'bah dan beliau bertakbir di seluruh penjuru baitullah, 
lalu beliau keluar dan tidak shalat di dalamnya. Hadist ini dikuatkan jalur perawinya oleh 
Ma'mar dari Ayyub dan Wuhaib mengatakan, Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 
Ikrimah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam masuk dari sisi atas Makkah 


Ál عَنَأَبِي هأ عَايشَدَرَضِيَ‎ TAN مَيْسَرَةَعَنه شام‎ no, بن‎ Jaki SAK) [ESA 324 MS 
& = 0 Wa? » y e 20124 وم‎ 
aaa MA NAS کل عا لقف ين‎ basae Je NG Ba 


ASA 


3952. Telah menceritakan kepada kami Al Haitsam bin Kharijah Telah menceritakan kepada 
kami Hafs bin Maisarah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya bahwasanya Aisyah radliallahu 
'anhu mengabarinya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun penaklukan Makkah 
masuk melalui Kada' yang terletak di atas Makkah. Hadist ini dikuatkan jalur perawinya oleh 
Abu Usamah dan Wuhaib dan khususnya tentang Kada'. 


ATE a EE A E re ee 
w e A a 2 .. 0 2 
A 
5 7 a 2 aE < 


3953. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Abu usamah dari Hisyam dari ayahnya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada tahun 
penaklukan Makkah masuk dari atas Makkah dari Kada'. 


Bab: Posisi Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam saat penaklukan Makkah 


kera 


á SE GAGANG SAN AGA و عبرأب لماخ‎ PA AN Aya AA 4 
KENA Aa FIS AK PR KESAN d5 


SPAN كو‎ WR ات‎ idle 
3954. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari 'Amru dari Ibnu Abu Laila, tak seorangpun memberitakan kepada kami bahwa ia melihat 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam shalat dluha selain ummu Hani", ialah yang menyebutkan 
bahwa beliau shallallahu "alaihi wasallam pada hari penaklukan Makkah mandi di rumahnya 
kemudian shalat delapan rakaat. Kata Ummu Hani ", belum pernah kulihat beliau shalat lebih 
ringan daripadanya selain beliau menyempurnakan ruku' dan sujud. 


A A Pa 
2 f . ورو‎ r 7 X fo 2 و را جر‎ Ia Aa NANG 2 
bên عَنْمَسْرُو‎ SAN pena KAS SIS KE ME جاب حدثنی محمد ب‎ 


ANI aan jadi ae سم يفول ف ر کو‎ AAL SAN SIAGA عَايِشَدَرَضِيَ‎ 
Se 


3955. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur dari Abu Dluha dari 
Masrug dari Aisyah radliallahu 'anhuma, katanya, Pernah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dalam ruku'nya dan sujudnya membaca doa SUBHAANAKALLAAHUMMA RABBANAA 
WABIHAMDIKA ALLAAHUMMAGH FIRLII (Maha Suci ya Allah, Tuhan kami, dan dengan pujian 
kepada-Mu, ya Allah, ampunilah aku." 


CE عَنَابْنِعَيّاسٍِ رضي‎ AA عَنْسَعِيدِ ين‎ al EL PA بو‎ AT era 5 
An 2 


BEBAN a A A Je صم‎ SIB Ba ig 


P 


GB Sar LAN IA YES 5 Rags sen دات‎ Menang 


pa 


E E ليذ ل نووم‎ si SAN ab, 
Jas SNG sa PIPA h AWAK AA AMS PA San 
— ر‎ IA BEN BSE NS ANG ME JS AR 


r 
VO 


“ 


Ai pe MUNAS Tes إا جَاء كص الله‎ an 


2 


KENA LI GS هاده‎ SALE 


Pa 


3956. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Abu Bisyr dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, Umar 
Pernah mengajakku dalam sebuah majlis orang dewasa, sehingga sebagian sahabat bertanya 
"Mengapa si anak kecil ini kau ikut sertakan, kami juga punya anak-anak kecil seperti dia?" 
Umar menjawab; "Kalian maklum, anak ini punya "kualitas" tersendiri." Kata Ibnu Umar, 
maka suatu hari Umar mengundang mereka dan mengajakku bersama mereka. Seingatku, 
Umar tidak mengajakku saat itu selain untuk mempertontonkan kepada mereka kualitas 
keilmuanku. Lantas Umar bertanyal; "Bagaimana komentar kalian tentang ayat "Seandainya 
pertolongan Allah dan kemenangan datang (1) dan kau lihat manusia masuk agama Allah 
dengan berbondong-bondong (2) -hingga ahkir surat (QS. Alfath 1-3). Sebagian sahabat 
berkomentar; "Tentang ayat ini, setahu kami, kita diperintahkan agar memuji Allah dan 
meminta ampunan kepada-Nya, tepatnya ketika kita diberi pertolongan dan diberi 
kemenangan." Sebagian lagi berkomentar; "kalau kami nggak tahu." Atau bahkan tidak 
berkomentar sama sekali. Lantas Umar bertanya kepadaku; "Wahai Ibnu Abbas, beginikah 
kamu berkomentar mengenai ayat tadi?"TIDAK" Jawabku."Lalu komentarmu? Tanya Umar. 
Ibnu Abbas menjawab; "Surat tersebut adalah pertanda wafat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sudah dekat, Allah memberitahunya dengan ayatnya: "Jika telah datang 
pertolongan Allah dan kemenangan', itu berarti penaklukan Makkah dan itulah tanda ajalmu 


(Muhammad), karenanya "Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan, 
sesungguhnya Dia Maha Menerima taubat. Kata Umar, "Aku tidak tahu penafsiran ayat 
tersebut selain seperti yang kamu (Ibnu Abbas) ketahui." 


2 
2 


2 و‎ PADA w - و‎ A A Naa A 258 To? م ا و و‎ 


A + ور‎ 4 E Z? g pena Tr 2 5 

ma sak Je NG ARE BEI na MATI ت إل مك‎ NE وهو‎ 

2 2% Al rat GL. و و‎ reg Sa bea مد رو‎ 273 De 

an PAGE An Ion a 5 AOA و‎ SE AA ARI 54 Sah 
LA 2 2 z 2 2 4 A 2 4 7 5 z4 ام‎ > 

Pe ANE‏ م حر مها الاس لا حلا مر ي يُؤْمِ نْبِاللَهوَ Ye sal‏ أوْيسفك ادما 


4 - ر م 


Fag 7 sk 0 BAN A Liter -Í I ka RANAR onf- 
Aa a gak ENE N AN ES 


AA NAN Nada SJSN se Heels لر سو لو‎ 


ص 
r‏ 


A و‎ INA 00 NGANG AO RAAI SA A a 2A 4 24 ر وور‎ SE 
KERUGIAN الام وَلْيْبََالشَّاهِدُالمَابتكَقِيلَلِايشْرَيْجَمَادَاقَالَلَكَعَمَتِ‎ 
ALS 2 Kager > AAN > ل<واك|‎ A 2 9 2 Sa 
AIA aan PISA Pn GS ريج إِنَالْحَرَمَلا يُعِيذْعَاصِيًاوَ لا‎ 


3957. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Syurahbil Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Al Maqburi dari Abu Syuraikh Al'Adawi, ia berkata kepada Amru bin Said yang 
ketika itu ia mengirim beberapa utusan ke Makkah; "Wahai Amir, izinkanlah aku 
mengajakmu bicara suatu hal yang akan diucapkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
besok pada penaklukan Makkah, yang kudengar dengan kedua telingaku dan diperhatikan 
oleh hatiku serta dilihat oleh kedua mataku ketika beliau mengucapkannya. Beliau 
memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah lantas berujar: "Sesungguhnya Makkah 
telah Allah sucikan dan manusia tidak mensucikannya sebelumnya, tidak halal bagi 
seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di sana, 
tidak pula menebang pohon, kalaulah seorang berkilah bahwa Rasulullah pernah memberi 
keringanan untuk perang, katakan padanya: 'Allah mengijznkan khusus untuk Rasul-Nya dan 
tidak mengizinkan untuk kalian, dan Allah pun mengizinkannya hanya beberapa saat ketika 
siang, dan kesuciannya telah kembali hari ini sebagaimana kesucian kemarin, hendaklah 
yang menyaksikan untuk menyampaikan yang tidak hadir." Ditanyakan kepada Abu Syuraikh; 
"Apa yang Amru ucapkan kepadamu? Jawabnya; "Aku lebih tahu terhadapnya wahai Abu 
Syuraikh, sesungguhnya tanah haram tidak akan melindungi pelaku kemaksiatan dan tidak 
pula manusia yang lari menumpahkan darah dan tidak pula yang lari melakukan 
penghancuran-penghancuran." Kata Abu Abdullah, makna Kharibah adalah bencana 
(kehancuran). 


Z < 1 4 و‎ a ھر‎ A 70 
NE 3 eig Vigi i A عَنَ‎ EN an USS 
- 5 rad ده‎ Z لين‎ I D 


iD 
م‎ 


PA 
س‎ 3G 
9 


St SEN yan SAI S3, به‎ E SKI sasa GILA سول اله صلی‎ SEN الله‎ 
KA 


“ 


3958. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha' bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah radliallahu 
'anhuma, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada tahun 
penaklukan Makkah yang ketika itu beliau di Makkah: "Allah dan Rasulnya mengharamkan 
jual beli Khamar (minuman keras). 


Bab: Tempat tinggal Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam saat penaklukan Makkah 


15 


P A BA E E a SE AN Spb Ain 
ب‎ Z PR Z pa Pi 


4 


اهال pit ala AE IS ANN‏ احفص اللا 


3959. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
-lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Yahya bin Abu Ishaq dari Anas radliallahu 'anhu, katanya, kami 
bermukim bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam sepuluh hari, dan sekian hari itu kami 
melakukan gashar. 


Le هع و ور ادام‎ 5 AD BI SAY > PF 2472F NAN pen ر کےا ےو ع و‎ 
ALA 3 SEA aa Me AE SE AAA USS 


G Z 

w PA Au 3‏ و و 
و سے کو 22 2 at PPN AT PPU LP Lan‏ 
A ar 1 w .‏ . . 
ب لله GANE‏ سل بملةه نسعه عاشْرَ 33 NAS 5 Iwan Va‏ 
رص - - أ 


3960. Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
Telah mengabarkan kepada kami 'Ashim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhu 
katanya, Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah diam di Makkah selama sembilan belas hari 
dan selama itu pula beliau lakukan shalat dua rakaat. 


ر ر ر 22 AA‏ 2 م و 0 P‏ 7 و »م واه م ea PP E AN‏ 
P‏ 

4 

r 


OAA ES م دم كاه رده مه‎ a 2r 7? EE ور‎ 7 
بن‎ pg La raib سو تحن‎ EA الصلا ةو قال‎ aa ink Gal pa لمق‎ ja صل الله ء‎ 
z 
y 
LP 27512 NASA 2a 
. Pah ii 
Ka تَسَعَعََشْرَةَفَإِذازِدَنا‎ 


3961. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami 
Abu Syihab dari 'Ashim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas katanya, kami tinggal bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah safar selama sembilan belas hari, yang sekian lama 
itu pula kami lakukan gashar. Kata Ibnu Abbas, dan kami melakukan gashar ketika kami 
bermukim sekitar selama sembilan belas hari, namun apabila lebih, tentu kami lakukan 
shalat dengan sempurna." 


Bab: Laits berkata "Yunus telah menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, 


sa MANA eh LEG PNS jasa Laga سى اخم كاهشامعَن‎ a 
أنه ا‎ aa PELAN A33 


2 
27 
z 
لفتح‎ 


3962. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Sunain Abu Jamilah katanya, Telah mengabarkan 
kepada kami yang ketika itu kami bersama Ibnul Musayyab, kata Sunain, dan Abu Jamilah 
berpendapat bahwa ia temui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ia berangkat bersama 
beliau ketika tahun penaklukan Makkah. 


| 


INN قِلَابَدَعَنْعَمْرِو‎ EL AI BE sep z? داشا‎ 


ر 


بو aaa ÉS JS ads EU ANUS‏ الاس و A33‏ بتا الو كبا نالھ 
ر Z Zz‏ م 4 > ر سے ر رد 
sS a KN‏ يرغم اناه رسلاو حى i‏ أۇ سى LSN‏ 


2 SAS ga ل اتلام اقح د‎ pisa! a 
Rhe لقف باهر كلكو‎ ya ui 


| Aegi As yi A Usa ag HA 
Sa 133 PITA LE ANENG NA IS جين‎ BIS صلا‎ 


NE en BAU SAI A Su کم‎ Bea, 

PA KAT na كنت‎ IS PAGE sinang سټاو‎ AG Sieg A 

sii AA UI AS 5 A31, NENGA LEK ALS 
oae قرحي‎ 


3963. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Amru bin Salamah katanya, Abu Qilabah 
mengatakan kepadaku; "Tidakkah engkau temui Abu Qilabah dan kamu tanyai? maka aku 
tanyai Abu Qilabah dan ia berujar: "Kami Pernah di sebuah mata air tempat berlalu lalang 
manusia, para pengendara sering melewati kami, maka kami menanyai mereka; "Apa yang 
terjadi pada orang-orang, dan bagaimana kabar sebenarnya tentang si laki-laki itu 
(maksudnya Muhammad)? Mereka jawab; la (Muhammad) telah mengaku bahwa Allah telah 
mengutusnya dan memberi wahyu kepadanya, Allah memberinya wahyu dengan demikian. 
Dan aku lebih hafal terhadap pembicaraan itu. Seolah-olah pembicaran itu mengesankan 
dalam hatiku dan orang arab mencela habis-habisan kemenangan karena kelslaman mereka. 


Lantas mereka katakana; "Biarkan saja dia (Muhammad) dan kaumnya, kalaulah dia menang 
terhadap kaumnya, berarti ia betul-betul Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang jujur, ketika 
pelaku-pelaku kemenangan (kaum muslimin) singgah sebentar lantas berangkat, setiap 
kaum bergegas berangkat dengan kelslaman mereka, dan ayahku bergegas menemui 
kaumku dengan kelslaman mereka, ketika ayahku datang, ujarnya: "Demi Allah, sungguh aku 
baru saja menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau sabdakan: "Shalatlah kalian 
sedemikian, di waktu sedemikian. Jika waktu shalat tiba, hendaklah salah seorang diantara 
kalian mengumandangkan adzan, dan yang mengimami kalian yang banyak hapalan 
algurannya. Lantas mereka saling mencermati, dan tak ada yang lebih banyak hapalan al 
Ourannya selain diriku disebabkan aku bertemu dengan pengendara, maka kemudian 
mereka menyuruhku maju (memimpin shalat di depan mereka), padahal umurku ketika itu 
baru enam atau tujuh tahun, ketika itu aku memakai kain apabila aku bersujud, kain itu 
tersingkap dariku. Maka salah seorang wanita kampung mengajukan saran: "Tidak sebaiknya 
kalian tutup dubur ahli-ahli gira'ah kalian?" Maka mereka langsung membeli dan memotong 
gamis untukku, sehingga tak ada yang menandingi kegembiraanku daripada kegembiraanku 
terhadap gamis itu. 


5 َد اله ب Ng an‏ عن ابن شه اب be‏ رجور عَنَعَايِشَدر م ا 
دوي عبد ا ربن عن ملك عن ابن شهاب عن عرو و بن الز بور عن روي ا 


4 لل في م وار 


blas Naane خرن‎ 3 JA MSN LA SEN IE 


Z 
Z ےر‎ 
ed A ka دور 6م‎ z يسم‎ r 


IFEA NG EE NA ADHAN TA ES AS YA GEN 


4 
A < A A دي اج‎ 


asa AS oe A GLEN ابَنِي قَلَمَاقَدِمَرَسُولَاللَوَصَل‎ 


0 l عه‎ 


LA eh sai Da بر و‎ 2 TRANE Ispa sané NAFS ZA WAY sdludat 


kana Jaya gain A NA MAA 


R 


سول الله ص الک ig jat SANG PUN‏ قد وجول الله 


Z رر‎ 


N 


A “ IM 


ANG Ka JEN Nak REA ha سَلَّمَهُوَ‎ Wg 


La 4 


¿Í sbg iita KAN وده لهات‎ 3 A sêlang Tu SA صل الله‎ 


PAS و‎ Er NE ال‎ aku Saos saka PAR YUN Ned عَايِسَدُكَالَرَ سول‎ 
3964. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari 
Urwah bin Zubair dari Aisyah radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kata 
Al Laits, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab Telah mengabarkan kepada 
kami 'Urwah bin Zubair bahwasanya 'Aisyah mengatakan, Utbah bin Abu Wagash berpesan 
serius kepada saudaranya Sa'd bin Abi Waggash agar mengambil anak hamba sahaya 
Zam'ah. Utbah berujar "Anak laki-laki hamba sahaya Zam'ah adalah sebenarnya anakku. 


Maka ketika Sa'd bin Abu Waggash tiba di Makkah saat penaklukan makkah, Sa'd bin Abu 
Waggash mengambil anak hamba sahaya Zam'ah dan membawanya kepada Rasulullah 


shallallahu alaihi wasallam sekaligus Abd bin Zam'ah (anak laki-laki Zam'ah) juga 
menghadirinya. Sa'd bin Abu Waggash menyampaikan: "Ini adalah anak saudaraku, ia 
berpesan serius kepadaku (agar mengambilnya, sebab) anak itu adalah anaknya. Maka Abd 
bin Zam'ah (anak laki-laki Zam'ah) tak mau kalah dengan mengatakan "Wahai Rasulullah, ini 
adalah saudara laki-lakiku, dia dilahirkan diatas kasurnya (kasur Zam'ah). Lantas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mencermati anak hamba sahaya Zam'ah yang menyerupai Utbah 
bin Abu Waggash. Namun anehnya Rasulullah terus mengatakan kepada abd bin Zam'ah 
"Anak itu justru bagimu, dia adalah saudara laki-lakimu wahai Abd bin Zam'ah sebab dia 
dilahirkan diatas kasurnya (kasur Zam'ah) ". Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Berrhijablah engkau daripadanya wahai Saudah, yang demikian karena beliau 
lihat ada kemiripan dengan Utbah bin Abu Waggash. Kata Ibnu Syihab, kata Aisyah: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Anak adalah pemilik kasur, pezina harus 
dihukum batu (rajam). Kata Ibnu Syihab, dan Abu Hurairah berteriak ketika menyampaikan 
hadits ini. 


TAKTIS PIN نش‎ NGANA GAS JA AAS SA 
ري‎ 
SAAT Penuaan aké AAA SUN 
JG kaa ALAN SA AA AA A سكم فغ وك قال‎ 
0< A 


AI AIA gen ANG) AA Ang AB 


GAN GA na ga خ6‎ saka AN Ji Sbs 
A 


PA PAP > < 0 E « £ 
KANGA Peras AJE اني‎ PAKA PE Lina AIS يف كر‎ EN 3 


ر 


t 
2 


NIA NAN YA a NAFS g الل‎ ped s ÁE 4 -Í BES AKN 


Z - 


BIA dis JAKSEL KS SBI LAS 
Kaya Al ZA Ade 


3965. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri katanya, Telah 
mengabarkan kepada kami Urwah bin Zubair, ada seorang wanita mencuri di masa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tepatnya ketika terjadi penaklukan Makkah. Kaumnya 
merasa gelisah atas kasus ini sehingga melakukan perundingan dengan Usamah bin Zaid 
dengan harapan mereka bisa minta keringanan hukuman melalui perantaranya. Kata Urwah, 
ketika Usamah melaporkan kasusnya kepada Rasulullah dan meminta keringanan, wajah 
Rasulullah nampak berubah (pertanda bangkit emosinya). Lantas Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kalian akan mengajakku melakukan "kompromi" 
terhadap hukum Allah? Usamah langsung insaf dengan mengatakan "Mintalah ampunan 
untukku wahai Rasulullah? Sore harinya, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpidato, 
memuji Allah dengan pujian yang semestinya bagi-Nya kemudian berujar: "Hadirin yang 
dihormati, manusia sebelum kalian telah celaka sebab jika yang mencuri kalangan atas 
(pejabat, bangsawan, elit politik) maka mereka membiarkannya, sebaliknya jika yang 


mencuri masyarakat biasa (golongan rendah, borjuis, tak berpangkat), mereka menegakkan 
hukuman. Demi Dzat yang diri-ku berada di tangan-NYA, kalaulah Fathimah binti 
Muhammad mencuri, niscaya kupotong tangannya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memerintahkan wanita itu sehingga dipotong tangannya, dikemudian hari ia 
menindaklanjuti taubatnya dengan baik dan menikah. Kata Aisyah, dikemudian hari si wanita 
datang dan kulaporkan keperluannya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. 


Apa al pse عَنَأبيعْثَمَانَقَالَحَدَ‎ Ana SEA ASI AE SIS 
AA. AN BEA : WA b NE ANG AE AN Sa AG 


م 


4 A A 


Sole Ban ana 0‏ عه 


TAG 8 SIB وَكَانَا كير‎ 


3966. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid Telah menceritakan kepada kami 
Zuhair Telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Abu Utsman katanya, telah 
menceritakan kepadaku Mujasyi' katanya, aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dengan sauadaraku setelah penaklukan Makkah, kukatakan: "Wahai Rasulullah, aku 
menemuimu dengan saudaraku agar engkau membaiatnya untuk hijrah. Jawab Nabi; 
"Pelaku-pelaku hijrah telah membawa semua ganjarannya." Lantas saya bertanya: "Lalu 
untuk apa engkau membaiatnya? beliau jawab, "Saya membaiatnya untuk Islam, iman dan 
jihad. dikemudian hari kutemui Ma'bad yang ia lebih dewasa diantara keduanya. la 
menjawab "Mujasyi' memang benar." 


ar‏ آم و م 2 A‏ ,7 4 25 و روم 
Haa BA IS ian an INACE NG 1‏ 
Ip yah‏ اطبا ی SA heia gea 3 PN gan‏ 
On BIREN‏ الإشلامو IS BISA TAN Sala‏ صَدَنَّمُجَاشْعٌوَقَالَحَالِدُعَنَأبي 


3967. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Telah menceritakan 
kepada kami Fudhail bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Abu Utsman 
An Nahdi dari Mujasyi' bin Mas'ud aku berangkat bersama Abu Ma'bad menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dengan niat agar beliau membai'atnya untuk hijrah. Kata Nabi; 
"Hijrah telah berlalu bagi pelaku-pelakunya, saya memba'iatnya untuk Islam dan jihad." 
diKemudian hari kutemui Abu Ma'bad dan aku menanyainya, lantas ia berujar " Mujasyi' 
benar." Sedang Khalid mengatakan dari Abu Utsman dari Mujasyi', bahwa ia datang bersama 
saudaranya, Mujalid. 


49724 و‎ rá 


PANG NANG‏ شار Pera ea IR AAS‏ رضي الله 


12. 2 P Td A eU PA GA k w PEE 
SIS PO > AN bi GK 


a 3A 


az Tu 8 ea Th Ba GS م مدي‎ Mi 
“an na KI 


3968. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Mujahid saya 
berkata kepada Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, saya ingin hijrah ke Syam, lantas beliau 
mengatakan, "Tak ada hijrah lagi, namun yang ada adalah jihad, maka pergilah sana siapa 
tahu engkau mendapat sesuatu yang mengganjal, kalaulah tidak, silahkan kembali." Kata An 
Nadhr, Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah Telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr 
aku mendengar Mujahid, saya bertanya Ibnu Umar dan beliau jawab; "Tak ada hijrah lagi 
setelah hari ini" atau setelah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam -semisalnya-. 


حَدَْنِي إِسَحَاقُ 5 3 a A A‏ 
ابه عن مجاه دين جر gan AKEN GD‏ رضي BNI‏ للا هجر معد القت 


3969. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Yazid Telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Hamzah katanya, Telah menceritakan kepadaku Abu Amru, Auza'i dari Abdah bin Abu 


Lubabah dari Mujahid bin Jabr Al Makki bahwasanya Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma 
mengatakan, "Tak ada lagi hijrah setelah kemenangan." 


2 3 2 


JG See SELAI ng => SEA Ia SIG Aura 


4 ا و‎ Tu زر روه‎ 
AN Gina PNS هجُرَةَاليَوم‎ un o o o 


27 2 ر‎ Ng 


NGNE‏ وشو abi Ake sa Abadi ai Nana KN‏ اه سكام 


f. silir 3 تاوا‎ SAE GA A a IG 


3970. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yazid Telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Hamzah, katanya, Telah menceritakan kepadaku Auza'i dari Atha" bin Abu Rabah 
katanya, aku menemui Aisyah bersama Ubaid bin Umair, ia pun bertanya kepada Aisyah 
tentang hijrah, kata Aisyah; "Tak ada lagi hijrah hari ini, dahulu seorang mukmin lari 
menyelamatkan agamanya menuju Allah dan Rasul-Nya Shallallahu'alaihiwasallam, karena 
khawatir terkena fitnah. Adapun hari ini Allah telah memenangkan Islam sehingga setiap 
mukmin bisa beribadah kepada Rabbnya sekehendaknya sehingga yang ada adalah jihad dan 
niyat. 


ANA IA Ades Ape jon ea HA rena‏ الله 


A KAA e seade ELY ÁN JÊG مالف‎ sea AYUN NYA 
KAN sgj en ِل و‎ ja SA sa ڪرام ا‎ 


KEB AJE INA NG SEBAK gêni nan K3 


IG SINI Kb LN tita 


Ta‏ و 


NINANG ANG 236 PER 
Z RA ستو عا مع‎ 2 Ge م رهم واه‎ D PA AER y ردي و‎ 
Se GIA J E Nea Kering sigi Pena 
Aana AS Peng 


3971. Telah menceritakan kepada kami Ishaq Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim 
dari Ibnu Juraij katanya, Telah menceritakan kepadaku Hasan bin Muslim dari Mujahid 
bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada saat penaklukan Makkah berdiri 
dan berpidato: "Allah Ta'ala telah mensucikan Makkah pada hari ketika Dia mencipta langit 
dan bumi, maka Makkah adalah suci dengan rekomendasi kesucian Allah hingga kiamat tiba, 
tidak dihalalkan bagi seorangpun sebelumku maupun sesudahku, dan sama sekali tidak 
dihalalkan bagiku sama sekali selain hanya beberapa saat siang saja, binatangnya tak boleh 
diburu, durinya tak boleh dicongkel, rumputnya tak boleh dipotong, dan barang yang hilang 
tidak dihalalkan kecuali bagi yang mengumumkan. Lantas Abbas bin Abdul Muththalib 
berujar; "Selain rumput idkhir ya Rasulullah, sebab rumput itu harus dipergunakan untuk 
kuburan dan rumah?" Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diam dan berujar: 
"Bolehlah, kecuali idzkhir, sesungguhnya ia halal." Dan dari Ibnu Juraij telah mengabarkan 
kepadaku Abdul karim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan hadits semisal ini atau seperti ini, 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Firman Allah "...dan (ingatlah) peperangan Hunain, yaitu diwaktu kamu 
menjadi congkak karena banyaknya jumlah (mu), maka jumlah yang banyak itu 
tidak memberi manfa'at kepadamu sedikitpun, dan bumi yang luas itu telah terasa 
sempit olehmu, kemudian kamu lari kebelakang dengan bercerai-berai." 


عه 
Ty $‏ 


ESITE ت بِيَدِ ابن‎ SN Jaa CA ISA saa SAS na SAR عد‎ aa ma ANG 


IS JI Ii Sueb Kp laga NAWA Je NAN صر‎ PM ANA 


3972. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair Telah 
menceritakan kepada kami Yazid bin Harun Telah mengabarkan kepada kami Ismail pernah 
kulihat ditangan Ibnu Abu Aufa ada bekas-bekas sabetan. Kata Ibnu Abu Aufa, aku terkena 
sabetan itu bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada perang Hunain, saya tanyakan: 
"Engkau ikut perang Hunain? Jawabnya, "Sebelum itu." 


ja KAG EL AAN NG) NAN SAS a NA EL 


TA M 


gaias A AAE GELI Sera Ke EN AN KAYU 


bt کارت اراس‎ HAWA MES nagan ANE سَرَ‎ Jai, 


1 
PA ردس‎ 


ANA فكو‎ 1 AHLI لا‎ GN WAJA 


A 


3973. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Abu Ishaq katanya, pernah kudengar Al Bara' radliallahu 'anhu yang ketika 
itu ada seseorang yang datang lantas berujar; "Wahai Abu Umarah, apakah engkau 
melarikan diri pada perang Hunain? Jawabannya, "Adapun aku, dan aku bersaksi atas diri 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bahwa beliau tidak melarikan diri, namun kemudian para 
sahabat sedemikian cepat dihujani anak panah oleh Bani Hawazin sedang Abu Sufyan bin Al 
Harits memegang kepala bighalnya yang putih dan Nabi berseru: ' Aku adalah seorang Nabi 
yang tak dusta # Aku anak Ibnul Abdul Muththalib. 


[4 2 


SARA AA‏ ھک 
fe IS E 2 sa 5 A 5‏ ال 2A‏ عله ISSN SANG Kk TEA AY sale‏ 


Ka‏ 2 4 و م 


Nae KANEM A‏ ي إِسَحَاَقِيلَلِلمَ 


3974. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Abu Ishag, ditanyakan kepada Al Barra' -dan saya mendengar langsung- apakah engkau 
melarikan diri bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada perang hunain? Barra' 
menjawab, "Adapun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pantang melarikan diri dan 
berujar: "Aku Nabi yang tidak pernah berdusta # Aku anak Abdul Muththalib. 


MAAN KA OA KANG JEANS‏ شُعْبَدُعَن أبي NANG Ga)‏ الور 


SN 


e TN ANA pera Ala ala áil 


2 


KN P Gi Kan SARAN tt Keke‏ لتا السام وقد 


ANAA ON Pa AH TAH 45 Alis Bela saga IN ISI EA 


sA 


alida KEN GELANG SA d AÉ NENT 5 وهو‎ 


3975. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq, ia mendengar Al 
Barra' yang ketika itu seseorang dari Qais bertanya kepadanya "Apakah kalian melarikan diri 
dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada perang hunain? Jawab Al Barra; "Adapun 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pantang melarikan diri, ketika itu Hawazin adalah 
para pemanah ulung, ketika kami menyerbu mereka, mereka kocar-kacir sehingga kami 
tergiur mendapatkan ghanimah, dan gantian kami yang dihujani dengan anak panah." 
Kulihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diatas bighalnya yang putih, dan Abu Sufyan 
bin Al Harits memegang kendalinya sedang Nabi sambil berseru; "Aku Nabi yang tiada dusta 
# Aku anak Abd Muthalib. Sedang Israil dan Zuhair mengatakan dengan redaksi; "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam turun dari bighalnya." 


nA‏ وو 


KESA | $ حو‎ En RARA Pe oa) aka AAA AN 


روي رمو AWU‏ 


NN: EEEE S VENCEV NS اهم‎ AL َعَقَو‎ 


DAN 


A 


Z PA s1 9 E 00 BAT ورور‎ Net سو ده‎ 

SAN BA ban eagle Bm مها خبر اه‎ a مَرَوَانَوَالمسَوَرَ‎ 

Lo. Ae سے و کو‎ - PAN GAN PA MS -2% Tag 2 

IPA asa AN AN Kn a و‎ SANGAN NE BATAS 
عو و‎ 


BSE IJIN DEAA HEM AAN PASA HONG ESA, 


P 


بح و كان PPP‏ ارلا 3 in daa‏ مِنَالطَايفِ SUB‏ 


Para د‎ 


AN SAN IIA ka a JS ANG sês 0‏ الو WES‏ سبيتاقام 


BEAST PAI نکی‎ Semak gala pal PA NT 


ak Si 4 9 LN AANG اتيم وراك‎ petasan 


JAAN a) h É NG K an 


Sa % Pa 4 Z 


GRAT TE aa Je NG BÁN سول‎ 0000000 


A 


توش og‏ ع امل 7 ا رر 2 

RANG LÉN D WA: SN َلك لم‎ Sa, 
SES PN HPA AH LA مره شو ل ال صا‎ 

ge 2. Eye‏ هَوَازِنَ 

3976. Telah menceritakan kepada kami Said bin Ufair, katanya, telah menceritakan i 
Al Laits telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab -lewat jalur periwayatan lain- 
telah menceritakan kepadaku Ishag Telah menceritakan kepada kami Ya'kub bin Ibrahim 
Telah menceritakan kepada kami Anak saudaraku, Ibnu Syihab, Muhammad bin Syihab 
berkata: -sedang Urwah bin Zubair beranggapan-bahwa Marwan dan Miswar bin 
Makhramah mengabarinya, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri ketika 
beliau didatangi oleh utusan bani Hawazin yang telah masuk Islam. Mereka minta beliau 
agar mengembalikan harta dan tawanan kepada mereka. Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Aku membawa beberapa tawanan yang kalian lihat sendiri, dan 
ucapan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur, maka pilihlah salah satu diantara dua 
pilihan, kalian minta tawanan atau harta, dan aku meminta kalian untuk memberi tangguh, 
dan waktu paling lama yang diminta Rasulullah adalah sekitar tujuh belasan hari ketika 
beliau pulang dari Thaif. Setelah jelas bagi suku Hawazin bahwa Rasulullah tak bakalan 
mengembalikan kepada mereka kecuali satu diantara dua pilihan, suku Hawazin berujar, 
"Bolehlah, kami memilih tawanan kami." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri 
di tengah-tengah muslimin, memuji Allah dengan pujian yang semestinya kemudian 
berpidato: "Hadirin yang dimuliakan, saudara-saudara kalian telah menemui kita dalam 
keadaan bertaubat, dan saya sependapat untuk mengembalikan tawanan mereka, maka 
siapa diantara kalian yang merelakan diri untuk ini, silahkan lakukan, namun siapa diantara 
kalian berkeinginan memperoleh bagiannya, kami pun akan memberinya dari harta yang 
Allah berikan. Para sahabat menjawab: "Kami semua tulus wahai Rasulullah." Maka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Kami tak tahu siapa diantara kalian yang 
memberi ijin dan siapa yang tidak, maka kembalilah kalian sehingga para orang-orang bijak 


kalian melaporkan perkara kalian kepada kami." Para sahabat pun pulang dan orang-orang 
bijak mereka mendiskusikan masalah kepada semua sahabat, kemudian mereka kembali 
menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memberitahu beliau bahwa mereka 
semua tulus dan mengijinkan. Inilah berita yang sampai kepadaku mengenai tawanan 
Hawazin. 


Na PMI CA بع افم‎ Eh o الث‎ isie 
Mean an PENERANGAN J3 
PAT Alat 6 BERA Ala o AAN 

5 > z% A Kai G3 G7 AN NAS ZA 
KA MEN BANK 3 Arang قال‎ Gala sara NGA 


AL NG‏ ور 1ل >2 a42 2 7 San‏ > 2 در > مام 8 بے کہ ر ر 
aa 0 EE‏ 


3977. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' bahwa Umar berujar; "Wahai Rasulullah! -lewat jalur 
periwayatan lain-telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan 
kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari 
Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, katanya; Sekembali kami dari Hunain, Umar bertanya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang nadzarnya yang ia lakukan semasa jahiliyah, 
yaitu untuk beri'tikaf. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk 
menunaikannya. Sedang sebagian mereka mengatakan dari Hammad dari Ayyub dari Nafi' 
dari Ibnu Umar dan hadits ini diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim dan Hamad bin Salamah dari 
Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


4 0 7 77% و‎ c الله 2 $ ?2477 و | 00 م ورو‎ By. Pap 
نكت بر أفلع عر أي حدر‎ PE Pnb A NAGA A An عبد‎ KE SAS 
SA oo A KANEA 239 و له‎ SEN Pe AA 5 کئال‎ PELAT 


2 77 


da يدَكَدَعَلَارَجْلَامِنَ الْمْسَلِمِينَقَصَرَ‎ > Paha Sa SEA AA Anak al) 
É لمت‎ iii A 3 ME AN se 
su GAN Ne EM 3 Kiti kas BE gah 

Milik SEE NGA sale AA A‏ مَنَيَشَْهَدُل أ 
las BIANG WAGE‏ ةقث كدت NÊNGL ÊSA‏ 


Pd 4 
Gs? e ر‎ 


CERLA AAA TA ALI CI YON TMT Saga التي صل ا َيه‎ 


IS SETAN NS AIB sawe KE‏ أَسَدِمِنَ أَسَرِاسَهِيُكَاتلْعَنَاللَهَوَر و ال 


Z ba 


14 LA A 
RA 


PERE E a SE ELANG BA aa saie 
7 


NG م دراه‎ z KAS ر .3 ر 2ر‎ As {> f ase Pia SAI ا‎ 
بّنِ كثير‎ JAE MA يَحَيَى‎ PA IE السلا م و‎ gah JUJ سَلِمَهفإِنْهلا‎ 53 
AM 2 7 7 KANTI CEA 2 Bu PRIA > 

” EA OKE AAA 


sn Se E 22 Ae |42 PAR Ns ےار‎ 


وني 


BU na و‎ 
WS 227 Ag a KÉR Pa can ak Sms MA 


- 
214 AE ANIK 4 SG 


KESAN رسو‎ NG kaa a KANANE KA 
Jaga Sel geseis LINER KAA jab ESA yA 3 
Kap ani tya Ji 5 NG دوسا‎ MAA Aa BAL SEN AE 


LA 


e مور‎ Ja AK a a 


dela NE TEA A a عن اوو رشو‎ Áa 
Denga ag HIS ins 


3978. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Yahya bin Said dari Umar bin Katsir bin Aflah dari Abu Muhammad, -mantan 
budak- Abu Qatadah dari Abu Qatadah katanya, kami berangkat bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pada perang Hunain. Tatkala kami berperang, terjadi perselisihan dikalangan 
kaum muslimin, namun selanjutnya kulihat seorang musyrikin memburu seorang kaum 
muslimin. Dengan sigap aku tebas si laki-laki musyrik itu dari belakangnya, tepatnya di urat 
pundaknya dengan pedang, aku berhasil membelah baju besinya. Tiba-tiba si laki-laki itu 
menghadapku, mendekapku, namun telah kucium bau kematiannya, dan kematian ia pun 
mati, sehingga aku terbebas darinya. Kemudian kutemui Umar bin Khattab dan kutanyakan 
"Bagaimana nasib orang-orang? Jawabnya; 'Itu sudah menjadi Allah azza wa Jalla." Kemudian 
para sahabat pulang sedang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam duduk dan mengumumkan: 
"Barangsiapa yang bisa membunuh musuh, dan ia mempunyai bukti, maka baginyalah 
rampasannya". Maka aku (Abu Qatadah) berkata; "Siapa yang mau memberi kesaksian 
padaku? Aku lantas duduk. Nabi kemudian mengucapkan seperti semula." Maka aku pun 
berdiri untuk kedua kalinya dan mengatakan; siapa yang mau memberi kesaksian kepadaku? 
Lantas aku duduk. Lalu nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dengan kalimat yang 
serupa. Aku pun berdiri lagi, namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya; "Apa 
perlumu wahai Abu Qatadah? Maka kuberitakan segala yang kulakukan. Tiba-tiba ada 
seorang sahabat berdiri dan berujar "Abu Qatadah benar, dan rampasannya ada padaku, 
tolong bujuklah dia agar meridhai untukku!" Seketika itu pula Abu Bakar tampil dan berujar; 
"Saya bersumpah, Demi Allah, tidak bisa seperti ini. Tidak bisa orang itu menemui salah satu 
singa Allah (maksudnya Abu Qatadah) yang ia berperang demi Allah dan rasul-Nya lantas ia 
berikan salab (rampasannya)!" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berujar; "Abu Bakar benar, 
berikan rampasannya kepada Abu Qatadah! Maka si laki-laki pun memberikannya kepadaku. 
Lalu (Abu Qatadah) dengan rampasan itu aku belikan kebun di bani Salimah, dan itulah harta 


pertama-tama yang kumiliki semasa Islam. Sedang Laits mengatakan, Telah menceritakan 
kepadaku Yahya bin Said dari Umar bin Katsir bin Aflah dari Abu Muhammad, -maula- Abu 
Oatadah, Abu Oatadah bercerita, ketika perang Hunain, aku mencermati seorang kaum 
muslimin yang memerangi seorang musyrikin, dan ada musuh musyrikin lain yang 
mengintainya di belakangnya untuk membunuhnya. Maka aku bergegas memburu si 
pengintai itu, ia angkat pedangnya untuk menyabetku, namun aku lebih dahulu menyabet 
tangannya hingga putus. Si laki-laki itu terus memegangku dan mendekapku sangat kuat 
hingga aku ketakutan juga, namun rupanya kekuatannya berangsur-angsur melemah, dan 
akhirnya aku sungkurkan dan kubunuh, kaum muslimin kemudian kocar-kacir dan aku kocar 
kacir bersama mereka, tapi ternyata Umar bin khattab masih ditengah-tengah kaum 
muslimin dan kutanyakan: "Bagaimana nasib kita? Jawab Umar, "Allah yang akan 
menentukannya!" kemudian para sahabat menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, 
dan beliau sampaikan pengumuman: "Barangsiapa yang bisa mengajukan bukti atas korban 
yang ia bunuh, maka ia peroleh rampasannya." Maka aku segera berdiri untuk mencari bukti 
atas korban yang kubunuh di perang itu, dan tak kulihat seorang pun yang mau memberi 
kesaksian atas pembunuhanku. Maka aku duduk, kemudian aku punya inisiatif agar 
kuutarakan uneg-unegku kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Tiba-tiba salah 
seseorang berujar: "Senjata orang yang dibunuhnya, yang selalu Abu Oatadah sebut-sebut 
ada padaku, tolong mintalah keridlaannya!" Maka Abu Bakar kontan berujar, "Sekali-kali 
tidak, nggak bisa, tidak bakalan Rasulullah memberi senjata itu hanya kepada burung pipit 
guraisy -ucapan penghinaan Abu bakar kepada si laki-laki- sedang beliau tinggalkan singa 
Allah (julukan Abu Oatadah) yang telah berperang membela Allah dan Rasul-Nya 
Shallallahu'alaihiwasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri. Lalu si laki- 
laki menyerahkan senjatanya kepadaku yang dengannya kubelikan sebidang kebun. Itulah 
kekayaaan pertama-tama yang kumiliki dalam kelslamanku. 


Bab: Pertempuran Authas 


LA 
E" E 


D 7 Pa ال ل‎ AA MN SAN SAS 


gob IE MEME من حُتَيِبَع‎ SAN BENG 


LA 


sabadan MEMESAN 133 SERANG 3539 
EGA 33 Dag Gs KALA JL bah داهف ر‎ panah ر کارا‎ 


N 
R 


كردي ركان El KSEI Ke EA Aka‏ قو NANI‏ آلا 
TOENE pe a WE BSE‏ 


LA 


g? PERNES ARE ا‎ ag ALAS Ng TAK ا‎ 
عله‎ SEN Joan an KAH BE تفر‎ a SA 
saba Gas 5 áb ير‎ BISA BALE NGANG sgala 


Z 
Pa a “24 


PEN AAU IEEE TA MEI AKAN قال ۇل‎ AE AS 


dos SIA PEN ADA من‎ KS G KANG sanjan 55 AA NANING aha) AS 


4 


Karaan ai a E PEME‏ حلا گريمًاقال ابو رة 


E 


3979. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al'Ala' Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu 
katanya, selepas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari perang Hunain, beliau utus Abu Amir 
memimpin pasukan ke Authas. Selanjutnya Abu Amir temui Duraid bin Shimah dan Duraid 
pun terbunuh. Kemudian Allah menghancurkan para pengikutnya. Kata Abu Musa, Rasul 
mengutusku bersama Abu Amir, Abu umair kemudian terkena lemparan pada lututnya, ia 
terkena panah yang dibidikkan oleh Jusyami hingga panah itu terus menancap di lututnya. 
Aku pun menemuinya dan bertanya: "Wahai paman, siapa yang melemparmu? la memberi 
isyarat kepada Abu Musa dan berujar: "Itulah pembunuhku yang telah membidikkan panah 
kepadaku." Maka aku memburunya dan berusaha kutemui, ketika ia melihatku, ia melarikan 
diri, maka aku terus menguntitnya dan kuejek: "Apa kamu tidak malu, tidak bisakah engkau 
bertahan?" Ia pun bertahan, kami bergantian menebas dengan pedang dua kali sabetan yang 
selanjutnya aku berhasil membunuhnya. Kemudian kukatakan kepada Abu Amir: "Allah telah 
membunuh kawanmu. Abu Amir kemudian berujar: "Tolong cabutlah panah ini dariku" Maka 
aku mencabutnya sehingga lukanya mengalirkan air. Kata Abu amir "Wahai anak saudaraku, 
sampaikanlah salam kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan sampaikan, "Mintakanlah 
ampunan untukku! Dan Abu Amir menjadikanku sebagai komandan para sahabat. la masih 
bertahan beberapa saat kemudian wafat. Aku pun pulang dan kutemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di rumahnya diatas tempat tidur yang terbuat dari pelepah kurma 
beralaskan kasur dan pelepah kasurnya membekas di punggung dan pinggangnya. 
Kusampaikan kepada beliau segala berita kami dan juga berita Abu Amir yang 
menyampaikan pesan, "Sampaikan kepada Rasulullah, mintakanlah ampunan untukku." Nabi 
meminta air, dan beliau berwudhu, kemudian beliau tengadahkan kedua tangannya dan 
berdoa ALLOOHUMMAGHFIR LI'UBAID ABI AMIR" (Ya Allah, berilah ampunan untuk hamba- 
Mu yang lemah, Abu Amir), dan kulihat ketiaknya yang putih kemudian beliau memanjatkan 
doa ALLOOHUMMAJ'ALHU YAUMAL OIYAAMATI FAUQO KATSIIRIN MIN KHOLOIKA MINAN 
NASI' (Ya Allah, jadikanlah ia diatas kebanyakan manusia ciptaan-Mu). Maka aku meminta: 
"Dan aku juga mintakanlah ampunan." Maka Nabi panjatkan ALLOOHUMMAGH FIR 
LIABDILLAH BIN OAIS DZANBAHU WA ADKHILHU YAUMAL OIYAMATI MUDKHALAN KARIIMA 
(Ya Allah, ampunilah Abdullah bin Qais (Abu Musa) atas dosanya, dan masukkanlah pada hari 
kiamat ke tempat yang terpuji). Kata Abu Burdah, satu doanya untuk Abu Amir dan satunya 
untuk Abu Musa. 


Bab: Pertempuran Tha 'if pada bulan syawwal tahun kedelapan 
Gasa MASA Mene SERA JANG 
Ga KANA Ran KLIATAN PAM KALA LL 


“ 


Mer Pa ed BAGS KA BAE AI lh BEN AANE 


3G 


siit JBS SEE: 5 Vga ARAH LAN‏ قال اب“ SA‏ الف 


já us sebi 2 KAGAN A EKA NANG Pa ی‎ 
3980. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi ia mendengar Sufyan Telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Zaenab binti Abu Salamah dari Ibunya, Ummu 
Salamah radliallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku yang ketika itu 
disisiku ada seorang waria dan kudengar ia mengatakan kepada Abdullah bin Abu Umayyah: 
Wahai Abdullah, bagaimana pendapatmu jika Allah menalukkan Thaif untukmu, hendaklah 
engkau menikahi anak perempuan Ghailan, sebab ia (perempuan) yang menghadap dengan 
empat cabang dan berbalik dengan delapan cabang. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
langsung berkomentar: "Jangan biarkan laki-laki waria (banci) itu menemui kalian. Kata Ibnu 
Uyainah, Ibnu Juraij mengatakan makna 'mukhannats' adalah banci, Telah menceritakan 
kepada kami Mahmud Telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dengan 
hadist ini dan beliau tambahkan redaksi, "Ketika itu beliau sedang mengepung kota Thaif". 


ap LN PEN AN عَمْرِوعَ نَأ‎ LIA AA ON ap BU, aa Ke 
AAL PB JAS TJ HAN Ta ALAN ke رَسُو ل‎ 2 IG 
7 Ase 


Med a JAN AH JE JAS AJE METE LASS عي م واو‎ JA 


2 4 


HSE ARI sla IL صل‎ LAN an an MS (BBG JUS 
ر‎ hazak AA HALUS 
AS SEN EA SAS GALANG IE 


3981. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Amru dari Abul Abbas, tukang syair yang buta dari Abdullah bin Umar katanya, 
ketika Rasulullah mengepung Thaif, dan beliau sama sekali belum memperoleh hasilnya, 
beliau berujar: "Besok kita insya Allah pulang." Ucapan Nabi ini memberatkan mereka 
sehingga para sahabat berujar, "Apakah kita akan pulang dan tidak menaklukkannya?" 
Abdullah bin Umar adakalanya berujar dengan lafadz, "Kita akan pulang." maka Rasulullah 
berujar: "Teruslah kalian menyongsong peperangan." Para sahabat pun terus berangkat dan 
mereka peroleh luka-luka. Kata Nabi: "Besok kita insya Allah kita pulang." Ucapan Nabi ini 
menjadikan para sahabat kagum (sebagai pelipur lara), maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa. Suatu kali Sufyan mengatakan dengan redaksi, "Nabi tersenyum". Kata 
Abul Abbas, kata Humaidi, Telah menceritakan kepada kami Sufyan semua beritanya. 


uadi REAR Kiia 1 SNG ae nekad AAN NINA KE las MA NY 


ر کر عم 4224 ل ا و . T 7 ÁA.‏ 4 
b Ran A RANES‏ سبیل الو باکر ةو ATASAN AN‏ 


EEIE AEA P EAEN AANEEN 2 
Iga uai P ei S ء‎ Sasa قا له اء واخ‎ sê ae LSG 


و کر و م دس 


Tenan IE GN SEA قال‎ SEN Le NS عت سعدا و‎ 


: MEN Je ANISA IE, JAN Jenis AAN POLO JAN, 
الطايف‎ aka Fine كلك تلاك‎ a 


3982. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar dari Syu'bah dari 'Ashim katanya: Aku mendengar Abu Usman berkata, aku 
mendengar Sa'ad -yang ia adalah sahabat pertama-tama yang melesakkan panah fii 
sabilillah- dan Abu Bakrah yang ketika itu ia mengepung benteng Thaif bersama pasukan 
sahabat. Lantas menemui nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan keduanya berujar: "Aku 
dengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang mengaku kepada selain 
ayahnya padahal ia tahu, maka surga haram baginya. Kata Hisyam, Telah mengabarkan 
kepada kami Ma'mar dari 'Ashim dari Abu Aliyah atau Abu Utsman An Nahdi katanya, aku 
mendengar Sa'd dan Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kata Ashim saya 
bekomentar: Sudah ada dua orang memberi kesaksian bagimu (Abu Aliyah atau Abu 
Utsman), cukuplah keduanya sebagai saksi. Kata (Abu Aliyah atau Abu Utsman) "Betul", 
satunya adalah sahabat pertama-tama yang membidikan panah fi sabilillah dan kedua 
adalah sahabat yang termasuk dari orang ketiga diantara dua puluh tiga sahabat yang pulang 
dari Thaif. 


PP. J A PA 


DA ES PN LA Ea BE SAM EES E NAS 


INKA Kana Bam PIAM Ain NE 


x 
4 pan 


AE BASIS قال اشر‎ SAE يقال الا نج ر ل ماو‎ Aa AA 


SALINAN Is A ayang يمو ىو‎ adat Pena 
2 5 2 7% 2 PA P ا‎ Papa 
Uso 24 SU BI gala ANE Ga aa قد ح فيد ْمَل‎ 


A 


AA 2 


- gg Pa Sr A A 
ERA Sep PUN Pera ەو‎ BAR a an ANUS 283 


3983. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al'Ala' Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu, 
katanya Aku disisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu beliau singgah di Ji'ranah 
antara Makkah dan Madinah, beliau bersama Bilal. Rupanya ada seorang arab badui 
(pelosok) menemui beliau dan berujar: "Tidakkah engkau lunasi janjimu kepadaku? Jawab 
Nabi: "Bergembiralah! Si arab badui menjawab: "kamu berulang kali mengatakan, 
"bergembiralah! Kemudian beliau temui Abu musa dan Bilal seolah-olah beliau emosi. Kata 
beliau: "Orang arab itu telah menolak kabar gembira! Maka temuilah olehmu berdua! maka 
kami menemuinya. Selanjutnya Nabi meminta baskom berisi air, beliau cuci kedua 
tangannya, wajahnya dan beliau semprotkan air dari mulut beliau ke baskom, kemudian 
beliau bersabda: "Silahkan kalian berdua minum, dan guyurkan pada wajah kalian, dan 
tengkuk kalian dan bergembiralah! Keduanya lantas mengambil baskom dan keduanya 


melaksanakan perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ummu Salamah lantas berseru 
dibalik tabir "Tolong sisakan air itu untuk ibu kalian! Maka keduanya menyisakan air itu. 


RA LI 0 Bu ni IEPA A 


WA 


LA 2247 م‎ SS pb ta وه‎ Fag 7 
GN aké êJ Nan AL لا لله عليه‎ aan ss PAN is Ka PA 


Aa Naah E بعت‎ PNS d PER PAT BILA 


ns 
14 


َيه bae AK‏ فَقَالَيَارَسُولَ لله uí EA AN SS PAS‏ مَاتَضَمَّحَ 


“ 


pangan : له‎ SA a jas ii Gb hL 


sgj PEARFA قالياي ايء‎ PLEG gp Laga 3 
BELA Is AE ES BESI ge ALE الي بك قاع‎ EN AJ 

ATI 
3984. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Ismail Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij katanya, Telah menceritakan kepadaku 
'Atha", bahwasanya Shafwan bin Ya'la bin Umayyah mengabarinya, Ya'la berujar: "Sekiranya 
aku melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam ketika wahyu diturunkan kepadanya! 
Katanya, maka ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di Ji'ranah yang ketika itu 
beliau dinaungi dengan sebuah kain bersama beberapa orang sahabatnya, tiba-tiba seorang 
arab pedusunan (badui,) yang memakai jubah beraroma minyak wangi menemuinya dan 
bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berihram 
untuk umrah dengan jubah setelah diberi wewangian? Umar lantas memberi isyarat kepada 
Ya'la dengan tangannya yang pesannya, "Kemari". Ya'la kemudian datang dan memasukkan 
kepalanya. Serta merta wajah Rasulullah memerah dan naik darah beberapa saat, kemudian 
reda. Kata beliau: "Mana si arab badui yang bertanya tentang Umrah? la pun kemudian 
dicari dan didatangkan. Lalu Nabi bersabda: "Wewangian yang ada padamu, tolong cucilah 
tiga kali, adapun jubah, maka tanggalkanlah, kemudian lakukan dalam umrahmu 
sebagaimana kamu lakukan dalam hajimu." 


pa MAN AA PSA Ea SAS AR ga ya SAS 
IN bera KA Naa MA ATA NN PRO Anjas بون‎ E 
AAA IS abi e ا‎ A Oa kad فلوو‎ 


A 2 3G ر مار‎ 7 2 K 4 z koa -28 
gol 4 KEBAL Sa AG sita 2 ES پو‎ JAE NIS Ini, NI 
هماد كاه‎ TAK ا‎ KAM A A Ari قا ما كمه‎ AH 24 M TE ANENG -42 
g aa الله‎ Jo ار سول الله‎ ae يمتعڪم‎ dera an Se كلما قال‎ 


LA 


4 Pad 9 As اور ر وور ور‎ AL AI 
BEN BIANG ii OIEA ATEN ING Ala) D5 FAM EGKS 


2 


KAPAN AN سلما ر‎ sala Pat Bea MASSA 
JANG IS EN en An j3 LES 


0 


PAKA SAN Mie AS وئار‎ 


3985. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib Telah menceritakan kepada kami Amru bin Yahya dari Abbad bin Tamim dari 
Abdullah bin Zaid bin Ashim katanya, ketika Allah memberi Rasul-Nya shallallahu "alaihi 
wasallam rampasan (fai) pada perang Hunain, beliau membagi rampasan itu untuk orang- 
orang yang hatinya masih perlu ditarbiyah (muallaf), dan beliau sama sekali tidak memberi 
bagian sahabat anshar. Rupanya sahabat anshar ini emosi karena tidak memperoleh bagian 
sebagaimana yang lain memperolehnya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan pidato: 
"Hadirin kaum Anshar, bukankah aku dahulu menjumpai kalian dalam keadaan sesat lantas 
Allah memberi kalian petunjuk dengan perantaraanku? Dahulu kalian dalam keadaan 
terpecah-belah lantas Allah mendamaikan kalian dengan perantaraanku? Dan kalian dalam 
keadaan miskin lantas Allah mengayakan kalian dengan perantaraanku? Setiap kali Nabi 
menyampaikan sesuatu, mereka jawab, "Allah dan rasul-Nya lebih terpercaya." Beliau 
meneruskan: "Lantas alasan apa yang menghalangi kalian menerima Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" Kata Zaid, setiap kali Rasulullah mengatakan sesuatu mereka jawab: "Allah 
dan rasul-Nya lebih terpercaya!" Kata Nabi: "Silahkan kalian mengatakan: Anda datang 
kepada kami dengan demikian dan demikian." Tidakkah kalian puas manusia membawa 
kambing dan unta, sedang kalian membawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kalian 
shallallahu 'alaihi wasallam ke persinggahan kalian? kalaulah bukan karena hijrah, aku pasti 
menjadi orang Anshar, kalaulah manusia mengarungi sebuah lembah dan lereng, niscaya aku 
mengarungi lembah dan lereng Anshar. Anshar adalah pakaian luar -maksudnya primer dan 
utama- sedang manusia lain hanyalah pakaian dalam -maksudnya sekunder, kurang utama- 
sepeninggalku, akan kalian temui sikap-sikap egoistis dan individualistis, maka bersabarlah 
kalian hingga kalian menemuiku di telaga." 


Pal DN IE PERENE محمد‎ BAE حَدَدْنِي‎ 
Jl salya Gia a ANE رسو لو صل‎ JENG A قال كاش‎ NGALA 
AN) a PA AK 0 GARA SAN as 
BIS نوماي بم‎ AG يو‎ 22 BSA dan la la صل‎ 


UNA nêpak MS AA BIAK LN Gina sale ص اله‎ 


Gi a a a رودم‎ AE IE LAN a 


ANG ya YAN ika IS PA na an BEE AI KER A 


A 


. MAN AN, نوماي‎ AG يو‎ 22 BRA, | ا‎ 


NGA, JANGAN 56 ó NRANG ANU AE Can ENYA PA akas 

dia و تر ضونان يدهب س ڊ‎ a era “alba 

LABA P Laga aa. Ara مكدو ع له ر يمومه‎ 
2 


Lbr g 


z 22 f 5 g هورم‎ Í s LALLA ته«‎ Gi 3 
Sera AA جد و‎ la MEN صل‎ LAN Ca SAI A16 


A 


Aas Ne i A ISA gan 5 3 لۇ‎ 


3986. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan kepada 
kami Hisyam Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri katanya, telah 
mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radliallahu 'anhu, katanya, sejumlah anshar 
mengatakan; ketika Allah memberi rampasan fai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
Shallallahu'alaihiwasallam, beliau memberi bagian kepada Quraisy dan membiarkan kami- 
kami, Anshar. Padahal pedang kami masih meneteskan darah mereka. Kata Anas, maka hal 
itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Seketika itu pula Rasulullah 
langsung mengutus utusan ke Anshar dan mengumpulkan mereka dalam sebuah kubah yang 
terbuat dari tanah liat dan tidak beliau undang selain mereka, Anshar. Setelah semua Anshar 
berkumpul, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan bersabda: "Apa maksud protes 
yang telah kudengar dari kalian? Para pemuka Anshar menjawab; "Adapun para pemimpin- 
pemimpin kami wahai rasulullah, mereka sama sekali tak menyampaikan protes sepatah 
katapun, adapun generasi muda kami, memang mereka katakana; "Kiranya Allah 
mengampuni Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, sebab ia beri Quraisy namun 
membiarkan kami-kami ini, padahal pedang kami masih meneteskan darah mereka (musuh 
Quraisy musyrik). Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi jawaban "Sungguh aku 
memberi beberapa orang yang baru saja terentaskan dari kekufuran (baru masuk Islam) 
dengan maksud aku menjinakkan hati mereka, apakah kalian tidak puas sekiranya manusia 
membawa harta sedang kalian membawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ke perumahan 
kalian? Demi Allah, apa yang kalian bawa pulang, "Jauh lebih istimewa" daripada yang 
mereka bawa pulang. Mereka lantas berujar; "Wahai Rasulullah, kami semua sekarang telah 
ridha." "Kalian, kata Nabi selanjutnya, akan menemui sifat-sifat super egoisme, maka 
bersabarlah kalian hingga kalian temui Allah dan Rasul-Nya Shallallahu'alaihiwasallam, 
karena aku berada di telaga. Kata Anas, namun mereka tidak bersabar." 


0 


A ا ا ر و‎ 253 AK قا سا‎ KE 7 CE (a Aoa A 57 A 22 و و‎ CESS 
رَسول‎ AN أذ قال‎ EA حَدْنَا شعْبَّة عَنَ أي‎ Pro Lanka حَدَثْمَا‎ 


Pa Pa‏ و Le‏ م + .مر 
ےا ا لے کو ے ےار A Jet‏ لاج s\t flr sf AA TN USA ZINN‏ 


2 AA tas Aa ر‎ P < رار‎ A De 
EA SNG JA Las بر مول ا صل‎ PRA, ANA 
es JAS ee tas 

و شى CK‏ راو شى 


3987. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu At Tayyah dari Anas katanya, ketika terjadi penaklukan Makkah, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam membagi-bagi hanya untuk Quraisy. Maka kabilah merasa 
marah. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam segera mengkritisi: "Tidakkah kalian ridha jika 
orang-orang pergi membawa dunia sementara kalian pergi membawa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam? 'Baik, ' Jawab Anshar. Nabi meneruskan: "Kalaulah orang-orang 


mengarungi sebuah lembah atau lereng gunung, niscaya aku mengarungi lembah Anshar 
atau lereng gunung mereka." 


LA d 


e SARA Sea a 5s- 
silno fit kaa EA Je Re E IS 
BIAN aa ME PEE ل‎ Ea قال‎ 

عَلَيَهِوَسَلَم ققَالَأََاعَبَدُ ada tetek k SA Asa‏ وَالْمْهَاجِرِينَوَكمْ بُعْطٍِ 

Pe SAM MN RING a sapi KERA 

Kal pÉ PAEAN EA ARSA AN, PARAS 
A SANTAN El, 


3988. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Azhar dari Ibnu Aun Telah memberitakan kepada kami Hisyam bin Zaid bin Anas dari Anas 
radliallahu 'anhu katanya; ketika perang Hunain, bani Hawazin ketika itu bertemu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beserta sahabatnya yang jumlahnya sekitar sepuluh ribu orang 
beserta para tawanan yang dibebaskan. Lantas Hawazin kocar-kacir melarikan diri. Kata 
Nabi: "Wahai segenap anshar! Mereka menjawab, "Baik ya Rasulullah, dan kami memenuhi 
ajakanmu dengan senang hati, dan selalu siap!" Lantas Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
singgah sambil mengucapkan: "Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya!" Orang-orang 
musyrik pun kocar-kacir. Selanjutnya Rasulullah memberi bagian orang-orang yang 
dimerdekakan dan kaum muhajirin, namun beliau sama sekali tidak memberi orang Anshar." 
Maka orang-orang Anshar pun melakukan protes dan kritik atas kebijakan Nabi. Atas 
kelakuan mereka ini, Nabi memanggil mereka dan mengajak mereka ke dalam sebuah kubah 
(ruangan), lantas Nabi sampaikan: "Tidakkah kalian ridha jika orang-orang pulang membawa 
kambing dan unta, sedang kalian pulang membawa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam? 
Beliau juga bersabda: "Kalaulah orang-orang mengarungi sebuah lembah dan anshar 
mengarungi lembah lain, niscaya kupilih lembah yang dikarungi kaum Anshar." 


12 


22 TA 


EL ge مالك‎ aa NGA LA JK NK 4 ag 


r 


Kamal دشا حَدِيث هد بِجَاهِلِيََوَ‎ ARIE La AA Saga: : 
Tan PA SN 531533 SARI Gan 
SES Se 

PPA NN واي‎ 


3989. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah katanya, aku mendengar Oatadah 
dari Anas bin Malik radliallahu "anhu, katanya, suatu kali Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


A Ca r 


لوسك الاس و LENSA Ela‏ 


mengumpulkan beberapa orang Anshar dan bersabda: "Quraisy adalah kabilah yang baru 
saja meninggalkan masa-masa kejahiliyahan dan "kerusakan agama", maka aku ingin 
menjinakkan dan mengayomi mereka, tidakkah kalian puas jika orang-orang pulang dengan 
membawa harta duniawi sementara kalian pulang dengan membawa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ke rumah-rumah kalian? Jawab mereka: "Tentu." Kata Nabi: "kalaulah 
manusia mengarungi sebuah lembah dan anshar mengarungi sebuah lereng gunung, niscaya 
kukarungi lembah anshar atau lereng Anshar." 


Aan 


Para agina TAH PAREAN AACS ias 
asai یت صل الم‎ 58 A (az C E 27 Di 24 


AYUN E CET‏ و 


AN 


3990. Telah menceritakan kepada kami Oabishah Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Abu Wail dari Abdullah katanya, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
membagi-bagi rampasan Hunain, ada seorang anshar mengomentari kebijakan Nabi: "Ini 
adalah pembagian yang tidak diniati mencari wajah Allah." Maka kudatangi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan kusampaikan kepada beliau, "Kritikan" ini. Serta merta wajah beliau 
berubah kemudian beliau bersabda: "Kiranya rahmat Allah selalu tercurah kepada Musa 
yang ia disakiti lebih banyak daripada ini, namun ia lantas bersabar." 


ZA Pa کے ور‎ 


Sea Gaga عَنْعَبَدِاللَورَضِي اله‎ a Mr 


Ai LA Sei Aa sa AG ANAA Aa Z 
KAH 3 اله‎ AAN Gea KAN TA Ga Bokeb ALA TALAH JANG 
Ach ya AH bg حمالمو او‎ 


3991. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari Abdullah radliallahu 'anhu, katanya, ketika perang 
Hunain, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memprioritaskan pembagian untuk orang-orang 
tertentu. Beliau memberi Al Agra' bin Habis sebanyak seratus ekor unta, dan memberi 
Uyainah juga sebanyak itu. Lantas ada seseorang yang berkata: "Ini betul-betul pembagian 
yang tidak diniati untuk mencari wajah Allah." Aku katakan dalam hati: "Sungguh akan 
kulaporkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam". Kemudian Rasulullah 
bersabda: "Kiranya Allah merahmati Musa, yang ia disakiti lebih banyak daripada ini semua, 
lantas ia bersabar." 


EA gi Niné EN SAI PAN Ai MEN AN 


Z 


Pera pe عطقا و‎ 33 jae uga Kae ISS JG SEL ين بن مَالِِرَضِيَ‎ 


ته د 8 WI A 2 segi‏ ر A2‏ ماس 
وار حالصال ۶ Sara a‏ وَحَدَهُ 


3 


AA IN Aa a aab HE AN يَخْلِط‎ Do SA an 


Fd 


PANA 


2 ig A1 BPN چ‎ 5 & 4 

I و ققال يَامَعْسَرَ ن‎ ane SIA 5 ننم‎ EN 
LL م دود‎ Na 22 و‎ KA KA LATAE 2 apa 
Ká PASS EA AG Aá SA AA a 
A A 2 NG PEN 2 ه112‎ 2 PE و‎ 1 SN 
LETAN] PSV ESA LEN MAN ينو‎ Ps P 
basa LE a SA EK Bia saka SA و يفط الما غه‎ PAN 

4 JAS 4 an Ka ai 2 7 {2 
PAN IN يذهب الئاس‎ Aa م‎ NUN a HJ Ina ANAK 


MAA A JG NA daa GEA ALAN ابل‎ NG PN SERA ga 


ANG US A ور‎ - 18. -$ EEEE ETI LN Rs 
TESIS ABE ES 9 FAN EA 26 MEN AS ES LS IL 


tye 


LA LA 
إو راء وو‎ 


3992. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Mu'adz bin Mu'adz Telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Hisyam bin Zaid bin 
Anas bin Malik dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, katanya, ketika perang Hunain, datang 
suku Hawazin, Ghatafan dan lainnya dengan unta-unta dan anak-anak kecil mereka. Sedang 
pasukan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sejumlah sepuluh ribu ditambah para tawanan 
yang dimerdekakan. Namun mereka kemudian mundur kocar-kacir hingga beliau tinggal 
sendirian. Saat itu beliau memanggil dengan dua panggilan secara jelas. Beliau menoleh ke 
arah kanannya dan berujar: "Wahai segenap Anshar"! mereka menjawab: "Baik ya 
Rasulullah, bergembiralah, kami selalu setia bersamamu." Kemudian beliau menoleh ke arah 
kirinya dan berujar: "Wahai segenap Anshar!" 'Baik, kami penuhi panggilanmu wahai 
Rasulullah, bergembiralah dan kami akan selalu setia bersamamu." Jawab anshar, dan ketika 
itu beliau diatas bighal putih, lalu beliau turun seraya bersabda: "Ini aku, hamba Allah dan 
rasul-Nya". Lantas kaum musyrikin kocar-kacir dan beliau mendapatkan ghanimah yang 
melimpah ruah. Namun beliau bagikan ghanimah khusus kepada Muhajirin dan budak-budak 
yang dimerdekakan dan beliau tidak memberi kaum anshar sedikitpun. Maka kabilah anshar 
menyahut, "Jika dalam keterhimpitan kami dipanggil, namun ghanimah diberikan kepada 
selain kita?." Protes ini sampai ke Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, sehingga beliau 
kumpulkan mereka di sebuah kubah dan bersabda: "Wahai kaum anshar, apa maksud protes 
kalian yang sampai kepadaku? Mereka pun membisu. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
meneruskan: "Wahai segenap anshar, tidakkah kalian puas sekiranya manusia pergi 
membawa dunia sementara kalian pulang membawa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
dan kalian usung hingga rumah-rumah kalian?" "Tentu" jawab mereka. Lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalaulah manusia mengarungi suatu lembah dan 
anshar mengarungi suatu lembah, niscaya kupilih lereng yang dilewati kaum anshar. Sedang 
kata Hisyam, kukatakan: "Wahai Abu hamzah, dan kamu menyaksikan atas peristiwa itu? 
Jawabnya: "Lalu aku dimana jika absen daripadanya? 


Bab: Ekspedisi ke arah Najd 


A SAK Bat 159. 700 PA Pa KAP‏ 22| ب واه ار Lo 43822A‏ و 
A‏ 
EPAF Ka ES SA An ga E ó Jasa p 2 AS Ya‏ 
TA rai‏ ’2 ر - = Pd 8 8 Wa‏ 


ANGGA 


D 7 7 

Z pa n Pe . 

| Para ني‎ pi 8 r 
“ - 


3993. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi dari Ibnu Umar radliallahu 'anhu, 
katanya, Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengirim sebuah ekpedisi militer ke arah Najed 
dan aku termasuk dalam pasukan itu, bagian ghanimah kami sebanyak dua belas ekor unta 
dan kami diberi nafl (pemberian cuma-cuma) masing-masing seekor unta, sehingga kami 
pulang masing-masing membawa tiga belas ekor unta. 


Bab: Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam mengutus Khalid bin al Walid ke bani 
Jadzimah 


- PA - 
ع 2 سدسم‎ tan ع و سدم‎ r4 
٠ 
ri 


B 224712 ع‎ As? E, Ber engan A ANI aa, KÍ, 
نامَعْمرٌ‎ NEK AR AS حو‎ AEA NESS an, SS 


< 5 A 2 5 4 1 0 A G 2 وء‎ 5 5 2, 4 2 
جَذِيمَه‎ da NA ARA po AN Nan iE aE a NE 
TA ماب‎ Lea pa rr ر . يي‎ Z7 J 


z 
a 
< 2r AN A A 


WAS 2 ANE A 36 5 27 4 2 WA‏ وود 
NY ALE‏ ُي ئو SE KAA AN ESA TAB‏ 


Pa 
Ta LA 
£ 


a و2‎ Pd D wh, 7 

Sana ARA‏ ی كل جا A‏ ا E AS Kar? NANG‏ رعو 

منم و eh‏ ود | J‏ ر جر متا AS pi‏ إذا STAN SANA ISS‏ رَجَلٍمِنَا أسيرة 
ر ص و Z Z‏ - 4 


Pd PA Z 2 PA A A 2 5 4 A و‎ 7 4 - g 
KAN ea JENANG jis i بی‎ ia Saing 


۵ 
Ly - 


ja A AG 


Sg ML 2 AS ANA Malo )م ع ع كر‎ ENENG A EWA GANG ع كر كح‎ 
دين‎ ASI Ter Au AA AAN en SN 
3994. Telah menceritakan kepadaku Mahmud Telah menceritakan kepada kami Abdurrazag 
Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar -lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan 
kepadaku Nu'aim Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada 
kami Ma'mar dari Azzuhri dari Salim dari Ayahnya katanya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
suatu kali mengirim Khalid bin Al Walid ke bani Jidzamah dengan misi mengajak mereka 
masuk Islam, namun rupanya mereka belum fasih mengucapkan: "Aslamnaa" (kami masuk 
Islam) sehingga mereka keceplosan mengucapkan Shabba'naa (yang makna secara harfiah 
kami sembah matahari), mereka terus saja mengucapkan Shabba'na, Shabba'na -sekalipun 
maksudnya aslamnaa-Maka Khalid membantai diantara mereka dan sebagian lain ia tawan, 
dan ia serahi masing-masing kami seorang tawanan yang ia perintahkan untuk dibunuh di 
hari selanjutnya. Saya protes "Demi Allah, saya tak akan membunuh tawananku, dan setiap 
kawanku juga tak akan membunuh tawanannya." Hingga akhirnya kami menemui Nabi 
shallallahu  'alaihi wasallam dan kami utarakan kasusnya kepada beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam. Serta merta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat 
tangannya sembari bersabda: ALLAAHUMMA INNII ABRA'U ILAIKA MIMMAA SHANA'A 
KHALID (Ya Allah, saya berlepas diri kepada-MU dari perbuatan-perbuatan Khalid bin Al 
Walid. Beliau ulang dua kali. 


Bab: Ekspedisi Abdullah bin Hudzafah 


Ge 


1 aa و و‎ ri 52 A A 094 75 2 A sa 0 
SEE NE BA SIS قال‎ yk MS عبد الو ا حد‎ SS SS 
7 ر‎ + 


A A 7 


PA Yu Ta MAA EY TAM عت ال ا‎ NGALA | 2إسس‎ 7٤ 
AN نْصَار‎ Era جلا‎ a صلى الله يدو سر يه‎ des عن عيبل رضي الله‎ 
- - Z 


AJ 


NS AN AGA AA EA Aa Tut NGABA KANGA E A 
AA عع‎ 


2 3,2 DAA نر اما او ا‎ Boga يرك‎ KA DNAN Nora PAN 
Las يمسك‎ : JAN au قدو‎ 361561 su ik 


> 


+ 4 E اواو هر‎ IK SA KAA no وو ر‎ y 2 str NA 
Kak KA ÉNE JA MNS EN peka aA SANA 
gapida sa d YAN دلو هاما ڪر جُو‎ PI Ala LEAN صل‎ GANGA 


3995. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Abdul 
Wahid Telah menceritakan kepada kami Al A'masy katanya, Telah menceritakan kepadaku 
Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman dari Ali radliallahu 'anhu, katanya, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam suatu kali mengirim sebuah ekspedisi militer dan beliau angkat seorang laki- 
laki anshar untuk mengomandoi mereka sekaligus beliau perintahkan agar menaatinya. 
Selanjutnya si laki-laki anshar ini emosi dan berujar: "Bukankah Nabi telah perintahkan kalian 
untuk menaatiku?"Itu benar" Jawab anggotanya. Kata sang komandan: "Kalau begitu, 
kumpulkanlah kayu bakar untukku." Mereka pun melaksanakannya. la meneruskan 
intruksinya: "Sekarang, nyalakanlah api!" Mereka pun menyalakan. Ia meneruskan lagi; 
"Sekarang masuklah kalian ke api itu! Dan sebagian mereka mencegah sebagian lainya 
seraya berujar "Awas, kita dahulu menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam dalam rangka 
menghindari api!" Terus mereka dengungkan peringatan ini hingga api padam, kemudian 
emosi sang komandan mereda. Berita ini sampai kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
sehingga beliau bersabda: "Kalaulah mereka memasukinya, niscaya mereka tak bakalan bisa 
keluar hingga kiamat tiba. Sesungguhnya ketaatan hanya berlaku dalam kebaikan." 


Bab: Abu Musa dan Mu'adz diutus ke Yaman sebelum haji wada' 


re 7‏ 
A Pap‏ م Pap‏ كو دهم ر هيم NA‏ و و گر ر3 3 ا 
حدثتا ya‏ سی Se‏ ائه AA USAS‏ الْمَلِكِعَنَأبي بر كة قال بَعَث رسو Je AN)‏ الله عليه 


ML xi? کا ر عفر ور‎ Pt DE DAN AN ع عل‎ Pan 
SA IE اجر ماعل‎ IS Ea قال‎ yaa سی وَمُعَاذْبَنَجَبَلِإِلى‎ SA AN 
DA Z 4 2 a PE gË vs ر ر‎ 5 0 MENES. 117 
AN GIS IS GE INAP کل و‎ GAS KS 1 ES 5 Ta NG gan JA خلا قان‎ 


Si en ea 2 an Pan KO AN 5 SENG _ ATELE 
Beg aa é aló 2 يبَامِنَصَاحِبهِ أَحَدَت بِوِعَهَدَا‎ PNS ضه‎ SIS SIA 


2 ; ا ر Sy Pata NA ANAN FAO ba‏ 
aala‏ ي مو س ip‏ و إذاهو AL‏ وَقَدَاجَتَمَعَ PÉN‏ 
رمرم وگ 2 2 252 AAA AA WANG‏ و( م رمه anu‏ د كار وگ cc‏ 
إذار جل عِنْدَهُقد جعت يداهل عنقه فقال له معَاذ a‏ َهَذَاقَالَهَذَارَ جل AS‏ 


. 


- Bi ne 4 


TA er 0 56 A.A 2g . v - 2 w 25 e و‎ 2 
يفل فَامَر بهفقتل‎ as) Pa Pn ge EN قال‎ SI NG aa Ya بعد‎ 


IS WEI EAST يَف تقر‎ 5 JB 228 HN TEST AN ak ARE SA 


a g PPA 


AENG ga gem JANG قاقر اما‎ Nya جُر يي‎ dab 6 yh BEJ 


3996. Telah menceritakan kepada kami Musa Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah 
Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Abu Burdah katanya, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Dan 
beliau utus keduanya pada lokasi yang berbeda -sekalipun satu negara, Yaman- sebab Yaman 
ketika itu dibagi dua negara bagian, kemudian Nabi berpesan: "Tolong kalian permudah, 
jangan kalian persulit, berilah kabar gembira, jangan kalian jadikan masyarakat alergi 
(terhadap agama)." Masing-masing pun berangkat mengerjakan tugasnya. Selanjutnya 
masing-masing diantara keduanya jika berjalan di wilayah temannya, ia berusaha dekat 
dengan kawannya dan membuat perjanjian (kesepakatan bertemu) lantas mengucapkan 
salam. Di kemudian hari Mu'adz berjalan di kawasan kawannya, Abu musa, ia datang dengan 
berkendara diatas bighalnya hingga menemuinya yang ketika itu Mu'adz sedang duduk 
dikerumuni manusia. Tak tahunya disana ada seseorang yang kedua tangannya diikat diatas 
tengkuknya. Mu'adz menyapa: "Wahai Abdullah bin Oais (nama lain Abu Musa), orang ini 
memangnya mengapa?" Kata Abu Musa: "Orang ini telah kufur setelah kelslamannya." 
Mu'adz menjawab, "Saya tak akan turun hingga ia dibunuh." Abu Musa meneruskan, "Orang 
ini didatangkan semata-mata karena kemurtadannya, maka turunlah." Muadz menjawab: 
"Saya tak sudi turun dari hewan tungganganku hingga dibunuh." Maka Abu Musa 
perintahkan hingga si laki-laki dibunuh. Kemudian Muadz turun. Muadz bertanya, "Wahai 
Abdullah, bagaimana engkau membaca alquran? Jawab Muadz; "Saya berusaha membaca 
sebanyak-banyaknya, lalu engkau sendiri bagaimana wahai muadz?" Kalau aku, jawab 
Muadz, saya tidur diawal malam kemudian bangun, kulaksanakan hak tidurku, dan aku baca 
apa yang Allah tetapkan bagiku, Aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana berharap 
pahala dari shalat malamku. 


SAN أب موی‎ EP a NE SA GE AS 
وَمَاهِىَ‎ A 2533 :أشر‎ PAS AN daki ka ag AS NINA 33 
KENA pe 59 all sda, LSI sa َالَالْبتَموَالْمرَ فلتلا‎ 


SPIN EN AN وعد الوا‎ PAI 
3997. Telah menceritakan kepadaku Ishag Telah menceritakan kepada kami Khalid dari 
Asysyaibani dari Said bin Abu Burdah dari ayahnya dari Abu Musa Al'Asy'ari radliallahu 'anhu, 
adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutusnya ke negeri Yaman, selanjutnya 
beliau bertanya minuman yang biasa diminum disana. Tanya Nabi: "Minuman apa yang biasa 
disana? ia menjawab, kebiasaan minuman disana adalah "Albit'u" dan "Al Mizru", aku 
mencoba bertanya kepada Abu Burdah? apa maksud minuman Albit'u? Jawabnya, ia adalah 
rendaman kurma, sedang almizru ialah sebutan untuk minuman dari rendaman tepung. 
Lantas Rasulullah berujar: "Setiap yang memabukkan adalah haram." Jarir dan Abdul Wahid 
meriwayatkan hadits ini dari Abu Burdah. 


Aa AAN صل‎ ANE TEMAN EA MAKAN SIA AAA SAS 
sapa ئو‎ AJB BY ES SN PB NAHAN KAS 


0 G Z 4 0 
KI رح‎ Ssa NGGEN A Aa 


LANA وو‎ WA دو‎ 


sg ME ST AN SAS ga gag LIS‏ قا s FEAA‏ 21523 قَاقَالَ أمَاأمًا 


II BAN 


56 اموأ 


ES E GANG NG LG saa ga INNA NG جل مى‎ a 
ولد ب و‎ 


ES NG mal PAKEM Perang 1 kalan; SS‏ شْعْبَةّعَنسَعِيدِعَنّأَبِيهعَنْجَذه 


Sen Se spka gae TNE 


3998. Telah menceritakan kepada kami Muslim Telah menceritakan kepada kami Syubah 
Telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Burdah dari ayahnya katanya, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mengutus kakeknya, alias Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman dan beliau 
pesan: "Hendaklah kalian mempermudah, jangan mempersulit, berilah kabar gembira jangan 
kalian jadikan manusia lari (alergi terhadap agama), dan bersatu padulah." Lantas Abu Musa 
bertanya; "Wahai Nabiyullah, wilayah kami disana ada minuman dari tepung yang sering 
diistilahkan almizru dan ada minuman dari kurma yang sering diistilahkan albit"u? Lantas 
beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram." Keduanya pun berangkat. lalu 
Mu'adz berkata kepada Abu Musa; "Bagaimana engkau membaca Al Quran? Jawab Abu 
Musa; "Baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau saat aku diatas hewan tungganganku, 
namun terkadang aku masih menambah." Sedang Muadz mengatakan; "Jika aku, kadang aku 
tidur dan shalat malam, aku perkirakan waktu tidurku seperti waktu aku shalat malam, 
masing-masing terus membuat kemah dan keduanya silih berganti melakukan kunjungan. 
Suatu kali Mu'adz mengunjungi Abu Musa, tak tahunya ada seorang laki-laki yang diikat. 
Mu'adz bertanya; "Siapa laki-laki ini sebenarnya? Abu Musa menjawab "Dia seorang yahudi 
yang masuk Islam, kemudian murtad. Maka Mu'adz menjawab; "Kalau aku, sungguh akan 
kupenggal tengkuknya." Hadits ini dikuatkan jalur perawinya oleh Al'Aqdi dan Wahab dari 
Syu'bah dan Waki', Nadhr dan Abu Dawud mengatakan dari Syu'bah dari Said dari ayahnya 
dari kakeknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Jarir bin Abdul Hamid 
meriwayatkannya dari Asy Syaibani dari Abu Burdah. 


Pd 


metan 3 Ja SEN ES لو | سدع ا‎ Kr KE ha AVAF ERFIR ; SNG pi 


015 - KINGAN IG sa é 2 
رسو ل الله‎ gana EL gn AAN KA ba £ ۰ 


1 


Pej A E 4 م ر بور‎ Pas 2 4 2 56 AURA 
Ioh a ja AI هنتو رسو‎ gae يوس امإ‎ 


LA 
£ 


AE GIS NGANG La a أ‎ 


r 


LZA‏ سات 2 5ه pA LA?‏ .2 م 

KELAS BAN KANG UN pe Sala JB AA PARANG BSA سقتٌ‎ 
Z نم‎ We 26 2 + 2 21 2 
KER PE Sl Aas NA Jelas 


3999. Telah menceritakan kepadaku Abbas bin Al Walid, alias An Narsi Telah menceritakan 
kepada kami Abdul Wahid dari Ayyub bin 'Aidz Telah menceritakan kepada kami Oais bin 
Muslim katanya, aku mendengar Tharig bin Syihab mengatakan, Telah menceritakan 
kepadaku Abu Musa Al Asy'ary radliallahu 'anhu, katanya, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutusku ke perkampungan kaumku, selanjutnya aku singgah di Abtah. 
Rasulullah bertanya: "Apa telah engkau lakukan haji wahai Abdullah bin Oais (sebutan Abu 
Musa)?"Ya Rasulullah" jawabku. Tanya Nabi: "Dan bagaimana engkau ucapkan niyat ihram- 
mu? Kata Abu Musa, aku ucapkan: "LABBAIKA IHLAALAN KA IHLAALIKA." (Aku penuhi 
panggilan-Mu, aku berniyat ihram sebagaimana ihrammu (Rasul, maksudnya). Nabi 
bertanya: "Apa engkau juga membawa binatang kurban?"Saya belum membawa, " jawabku. 
Kata Nabi: "Kalau begitu, lakukanlah thawaf di Baitullah dan lakukanlah sa'i antara Shafa dan 
Marwa, kemudian lakukanlah tahallul!” dan aku pun mengerjakannya hingga seorang wanita 
bani Qais menyisiriku dan kami terus melakukan yang demikian hingga Umar diangkat 
menjadi khalifah. 


ير اعد د وب امه 2 Ma 25 57 KANG‏ 94“ 
PUNYA PA‏ و Z‏ عورم + 


0 0 0 ا ie dasa PANA KAET E‏ حمل 
BILA a‏ ما من اهل NASI Ais) RENG Heo BE LN‏ 


2 ر مم AA As‏ و و 9 

IN Pn ep AN Sl TA AE GEN, SI طاعو‎ AAN gan ASASI a 
2A 2% م‎ SAN Pu s دم بيب ساسع و‎ A ا‎ 27 
e Ola 5 BOLA, SU 2 asha 333 


LA 
A Z 


Sen s aaa ع الملا‎ ya SA GAN GA ِمَ‎ 183 EKA, 


AN ANG 2 21, A 
فده طاغوالك‎ aé 
SA EA EN AKA WA كاك قال انر عدا و عت طاعت و‎ 


4000. Telah menceritakan kepadaku Hibban Telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari 
Zakaria bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad -mantan budak Ibnu 
Abbas dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad ketika 
mengutusnya ke Yaman, "Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, Apabilah telah sampai 
kepada mereka maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak untuk 
disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya. Jika mereka ta'at untuk itu, maka 
beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari 
semalam. Jika mereka ta'at untuk itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan 
kepada mereka untuk mengeluarkan zakat harta mereka, di ambil dari orang-orang kaya 
mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin dari mereka. Jika mereka taat untuk 
itu, maka hati-hatilah engkau dari mengambil harta milik mereka yang paling baik, takutlah 
engkau dengan do'anya orang dizhalimi, sebab antara ia dengan Allah tidak ada yang 
menghalanginya." Abu Abdullah berkata: 'Thawwa'at, thaa'at, 'Athaa'at secara bahasa 
adalah 'Ti'tu, dan Tu'tu, serta 'Atha'tu. (Aku ta'at). 


LT "3‏ و NE Eog ANS‏ تنا و GA‏ 2 223 و 


IS (Sa 5 ana, الشتع قرا‎ betah E ajak ENE 
fan 


NS CIA ن موی‎ geg SALA ASN E AAA Ata 


grr 


SIMAS NGU ê AMAD AH Bo 3 Sagala sa 2 NYA 
gal aigas ِبْرَاهِم حَلِيكًا) قال جل‎ 


4001. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari 'Amru bin Maimun bahwa ketika 
Mu'adz sampai di Yaman, dia shalat shubuh bersama kaumnya dengan membaca ayat: 
"Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya." Maka berkatalah salah seorang dari 
kaumnya: 'Mata ibu Ibrahim telah berbinar karena bahagia." Sedangkan di dalam riwayat 
lain, Mu'adz menambahkan dari Syu'bah dari Habib dari Sa'id dari Amru bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Lalu pada waktu shalat 
shubuh Mu'adz bin Jabal membaca surat An Nisa, tatkala sampai ayat, Allah telah 
menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Nya." Seseorang di belakangnya berkata: 'Mata Ibu 
Ibrahim telah berbinar karena bahagia.' 


Bab: Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji 
wada' 


BN A PE PIA SANI AS‏ أب إِسَحَاقَ 


A 4 
w = g 


NG aka al سول الله صل‎ ELSA an JA AN Lai BASE حَدَكْنِي ي عاي‎ 


caa: Melay أَصَحَابَ حَالِدِمَ‎ = Kraga Baa Ae Is 


4 2, kad ʻ 
HE Sal PORK 56 مَعَهُكَالَ‎ 000110 KETAT 


4002. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin 'Utsman Telah menceritakan kepada kami 
Syuraih bin Maslamah Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf bin Ishaq bin Abu 
Ishaq Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Abu Ishaq Aku mendengar Al Bara' 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus kami bersama Khalid bin Walid ke 
Yaman, Al Bara berkata; kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Ali untuk 
mengganti kepemimpinanya. Beliau berkata kepada Ali; 'Suruhlah tentara Khalid untuk ikut 
bersama kamu ke Yaman, bagi siapa saja yang mau, dan siapa yang ingin pulang, silahkan!.' 
Dan aku termasuk orang yang ikut bersama Ali. Al Bara berkata; 'lalu aku mendapatkan 
ghanimah yang begitu banyak.' 


رمو روم ور 


PAE 57459 ي‎ AI MERA CACA 
PUS aS BARA حَدَكْتَارَوَ‎ EN AAA Para 


PA 
7 
7 PE وا‎ 


LAN الد ليقبص‎ IN EL سكم‎ NET صل‎ NG NE SN 


P 


AN GRA A 


aja SEN Je JA Gad NENENG IA US SSS و‎ 


وَسَلَّم د گر ت ذلك له قال ابر GNI aas SNG NGA SE‏ الحم أ كدر iya‏ 
ذلك 


Pa 


4003. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Rauh bin 'Ubadah Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Suaid bin Manjuf dari 
'Abdullah bin Buraidah dari Bapaknya dia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
mengutus 'Ali untuk menemui Khalid bin Al Walid agar mengambil seperlima harta rampasan 
perang. Aku adalah orang yang membenci Ali yang pada waktu itu dia sudah mandi. Lalu aku 
berkata kepada Khalid: 'Apa kau tidak melihat apa yang dilakukannya? Tatkala aku menemui 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam aku sampaikan kepada beliau perihal Ali maka beliau 
bersabda: "Wahai Buraidah! Apakah kau membenci 'Ali?" aku Buraidah menjawab: 'Ya 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jangan membencinya karena ia berhak 
mendapatkan yang lebih dari itu dari harta rampasan perang." 


Bali SEN ag Ka DS Wina ANA 
KEMAS رضي‎ bata 
سَاقَالَفَكَسَمَهَا کن و و ل و‎ 2, D 0 وار مور‎ AN 
sisa as Peta AI ka alas 


radi 


A 


RAR AEEA TATAG 


7 


NG 


A 


AJ 


alel gasal 2 ala ANG ka NGNE IN FG‏ بنا للقي قال جل جا 
Pena ANA SES‏ ادال بكم UE‏ صل اله BS jae ENI Ia sa Ary‏ أْمِينْمَنْفي 
a NAH adi a‏ صما ځا و مم اء کال AAL NS ERA AE JI SAB‏ 


D رح م كم ع‎ NGA 11 54 2, Kn ea gon NG 
SAE TU اله قال و‎ ANI رَس‎ KI Ya سم‎ AANS KA 
1 PP 


NAN ALA, PANAI Asad IN ML SIN ني الله الول‎ AN NY 
BENG ANE APP ata NENG kel 6 أن یکو‎ 


uk us 0 م‎ AS و‎ 1 6 Ana 
SI a SI ASEAN a NE SNG ya DAA 
2 ا‎ € “W2 7 A ر‎ 7 A 7 ل ا‎ 7 27 
Sa US يجا ور حَنَاجِرَ هم يَمَرُقَونَمِنَالدِينٍ‎ Me ل‎ kaan خر‎ 


33 


Z AK 12 sai at Data 2 ° DE 22 a 


4004. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Wahid dari 'Umarah bin Al Qa'qa' bin Syubrumah; Telah menceritakan kepada kami 'Abdur 
Rahman bin Abu Nu'am dia berkata; Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Ali bin Abu 
Thalib mengirimkan sebatang emas yang belum diangkat dari cetakannya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membagikannya kepada 


empat orang: 'Uyainah bin Badr, Agra bin Habis, Zaid Al Khail, dan yang keempat adalah 
Algamah atau 'Amir bin Thufail. Melihat hal itu, salah seorang sahabatnya berkata, "Kami 
lebih berhak atas emas tersebut daripada orang-orang ini." Ketika kabar itu didengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidakkah kalian mempercayaiku padahal aku adalah orang yang terpercaya dari langit 
(surga)? Aku menerima kabar dari langit, pagi hari maupun sore hari.' Tiba-tiba seorang laki- 
laki dengan mata cekung, tulang pipi cembung, dahi menonjol, berjanggut tipis, berkepala 
gundul dan menggunakan ikat pinggang berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah! Takutlah kepada 
Allah." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Celaka kamu.' Bukankah di muka bumi ini 
akulah yang paling takut kepada Allah? ' Orang itu beranjak dari tempat duduknya. Khalid bin 
Walid berkata: 'Ya Rasulullah! Izinkan aku menebasnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: Jangan, bisa jadi ia mengerjakan shalat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang 
shalat berkata dengan lisannya yang tidak sesuai dengan hatinya. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: Aku tidak diperintah untuk menyelidiki hati seseorang atau 
mengetahui isi perutnya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat kepada orang 
itu ketika hendak pergi: sesungguhnya dari keturunannya akan muncul suatu kaum yang 
membaca Kitabullah tetapi hanya sampai tenggorokannya saja. Mereka lepas dari agama 
sebagaimana lepasnya anak panah dari busurnya. Aku kira Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
juga berkata, "Seandainya aku hadir pada masa itu aku akan membunuh mereka 
sebagaimana bangsa Tsamud dibinasakan." 


2 ” 
- - 


NE laa : LE SANA KEBAL: J6 SA ERA AS Ana 
ققدم عل با ي‌طالپ رضي‎ SEA قال‎ NE PANAS PA 
aké KENANG JA D AH ala EA SEA E اَهب‎ 


f CABAI MEA EKA PA 


4005. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim dari Ibnu Juraij, 'Atha berkata; 
Jabir berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh 'Ali untuk melakukan ihram. 
Muhammad bin Bakr menambahkan dari Ibnu Juraij, Atha berkata; Jabir berkata; kemudian 
Ali datang dari Yaman, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya; 'Wahai 
Ali dengan apa kamu bertalbiyah? Dia menjawab; saya bertalbiyah dengan talbiyah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: 'Menyembelihlah dan tetaplah 
tinggal di Haram. Jabir berkata; lalu Ali menyembelih hewan kurban.' 


KIE LN EK Ja PN AE an, an 
ala AA Jo LAN JS 53 RA JANG sale AN 
Ae Da KERA AAA MECU 3 Ulian ANG 


akasa EN صل‎ I NGNE aia Nb كيهو سام َد ققدم يتاع با ي‎ 
لَكَأَمَسِكَقَِنَمَعَمَاهَدَيًا‎ Igis saki KA hot óo KERANG SA HE AAN 


4006. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin 
Al Mufadldlal dari Humaid Ath Thawil Telah menceritakan kepada kami Bakr bahwasanya dia 
berkata kepada Ibnu 'Umar bahwa Anas pernah menceritakan kepada mereka mengenai 
talbiyah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan umrah dan haji. Anas berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bertalbiyah dengan haji, dan kami pun bertalbiyah bersama 
beliau. Tatkala kami sampai di Makkah, beliau bersabda: 'Barangsiapa diantara kalian yang 
tidak memiliki hewan kurban maka niatkanlah untuk umrah." Sedangkan pada waktu itu 
Rasulullah memiliki hewan kurban. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib kembali dari Yaman, lalu Nabi 
Shallallahu'alaihi wasallam bertanya kepadanya: "Dengan apa kamu bertalbiyah 
sesungguhnya keluargamu bersama kami?, " Ali menjawab: saya bertalbiyah dengan talbiyah 
Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: 
"Tenanglah, kami membawa hewan kurban." 


Bab: Pertempuran Dzul Khalashah 


A TANI 2 4 ر رص‎ A la روم م‎ RI 26 
s A RA ng LAs Ia Para 4 و‎ 9 <P A AM NGGEN BO AKA 


و 5 و A‏ 


Ta 2 
2 JA A a ERA, 0 4 Ka NENG? Pa AA Yen ff 


LAN 


9 PA Z 
AG Ti. $ ور‎ KI La. PE APA Ca te | € Ns WA عم كو‎ x A ee 1T 5 
صل الله‎ Gen naas LA GAES a PS Gani ت ف مِاكَةَوَ‎ LAAN 
£ g re 
PAN 21 a? AN PEN A 


4007. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Khalid 
Telah menceritakan kepada kami Bayan dari Oais dari Jarir dia berkata; Pada masa Jahiliyah 
ada sebuah rumah yang diberi nama Dzul Khalshah, rumah itu biasa disebut dengan Al 
Ka'bah Al Yamaniyah dan Al Ka'bah As Sya'miyah. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: "Bisakah kamu menyenangkanku dengan menghancurkan Dzil 
Khalashah? Kata Jabir, lalu aku berangkat dengan seratus lima puluh pasukan berkuda yang 
tangguh. Kami hancurkan dan kami bunuh orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian 
aku kembali mengabarkan keberhasilannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 

dan Rasulullah pun mendo'akan kepada kami dan para penunggang kuda yang tangguh. 
وم‎ 2 AZAZ نيس همق‎ UMAT ر يمومه كم واو نيسار ور ار نيس‎ 
KIA قيش قال قال ل جر يد رَضِىَ‎ SAS Jne be WS یی‎ Was SEA Aas BS 
م‎ í تدارا تر ه‎ s or و 1 مل مح‎ A و )و لاس ر علوم‎ EE As 
<2 4 A 22 NPL امه‎ 56 AC PA 2%, Zer 4 P . 21 NG, 2 
مسين و ماك فارس من امسو كانوا أْصَحَابَ حَيّل وَكَنَثٌلاأَتْبَتُعَل‎ AY NADA WA) 


ص 
كم 4 


A PA 2 
AWANG KA E w PN PL 


3 
A 


A TAK کہ و کر واو‎ AS ? g 
Ge Ss في صد ري و قال الل‎ 


قائ طك SEA SS KS‏ رسو AN‏ صل PIA IA ALAN‏ يرو الي 


z4 


0 < CA KANG Ar, 2 p و و‎ 1 
AA SAINS ge JANG NS IA 


4008. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada 


kami Qais dia berkata: Jarir berkata kepadaku: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
berkata kepada saya: "Wahai Jarir, pimpinlah pasukan kaum muslimin ke Dzil Khalashah 
suatu tempat ibadah orang-orang Khats'am yang disebut Ka'bah Yamaniah." Maka aku 
segera berangkat bersama seratus lima puluh pasukan penunggang kuda yang tangguh. 
Namun pada waktu itu aku tidak bisa diam di atas kudaku. Maka beliau memukul dadaku 
dengan tangannya hingga aku dapat melihat bekas jari-jari beliau di dadaku. Beliau berdo'a: 
"Ya Allah, kokohkanlah ia dan jadikanlah dia orang yang dapat memberi petunjuk dan 
ditunjuki." Lalu dia berangkat kemudian menghancurkan dan membakarnya dengan api. 
Setelah itu Jarir mengutus seseorang untuk mengabarkan kemenangan kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Setelah sampai, utusan itu berkata kepada Rasulullah: "Tidaklah 
aku menemuimu kecuali aku telah meninggalkan rumah itu dalam keadaan terbakar hingga 
seakan-akan seekor unta berkudisan (berwarna hitam).' Maka kemudian Rasulullah 
memberkahi kuda-kuda yang tangguh dan para penunggangnya sebanyak lima kali. 


ASUS - f 51 2و و لعا بر عل ار لس وا‎ Pr 
JIN SAN HTA AEA Aa SA 


Lah 


AG WA TANPA NAN iba ali Gya aa PAGA SN 
يه‎ E ala 225 IL Ni de AE ta 


Papi 


ر 


Gaga AREA | ganas ES RAN قال‎ 56 gae pan MEI AA وَسَلَمَ َصَرَب‎ 

NIA Ba ni MAN س 5 گور‎ SESALI 
و‎ Dg Ga 2 PE GO an ر عن‎ e ر ر‎ EEE AEAEE 

AE SS EE aur 


alio go NGE sn كيه وسم‎ AI E باز اغ‎ 


م ت 5 2r‏ 


AE EL as DU‏ يد فقا Bert) MEI‏ ونلا إل إل الهاو صر که 


عك قال AA‏ بت جر يۇ ر جلا من SENI AI SI‏ 


ي 


SE GAN, Ms NGANG يوسم َال يرسو‎ AA NA Natar 
قال ق‎ KAN e 2 
au, IA ya Jeda SANI EL YES A é 


4009. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Abu Usamah dari Isma'il bin Khalid dari Oais dari Jarir dia berkata: Rasulullah berkata 
kepadaku: ""Wahai Jarir, bisakah kamu menyenangkanku dengan menghancurkan Dzil 
Khalashah? Aku menjawab: 'Tentu.' Maka aku segera berangkat bersama seratus lima puluh 
pasukan penunggang kuda yang tangguh. Namun pada waktu itu aku tidak bisa diam di atas 
kudaku. Maka hal itu aku kabarkan kepada Rasulullah, lalu beliau memukul dadaku dengan 
tangannya hingga aku dapat melihat bekas tangan beliau di dadaku. Beliau berdo'a: "Ya 
Allah, kokohkanlah ia dan jadikanlah dia orang yang dapat memberi petunjuk dan ditunjuki." 
Jabir berkata: setelah itu aku tidak pernah jatuh lagi dari kudaku. Dzil Khalashah adalah suatu 


tempat ibadah di Yaman milik orang-orang Khats'am dan Bajilah. Di dalamnya banyak 
patung-patung yang mereka sembah, mereka menyebutnya Ka'bah." Lalu Jarir 
mendatanginya dan membakarnya dengan api serta menghancurkannya. Setelah Jarir 
sampai di Yaman di sana dia melihat seseorang yang sedang bersumpah atas nama berhala- 
berhala. Maka dikatakan kepadanya: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berada di sini, apabila beliau berkehendak beliau bisa saja memenggal lehermu. Tatkala 
orang tersebut menghancurkan berhalanya, tiba-tiba Jarir berdiri di hadapannya seraya 
berkata: 'Apakah kamu mau menghancurkannya dan bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain 
Allah atau aku penggal lehermu.' Jarir berkata: 'maka orang itu menghancurkannya dan 
bersyahadat. Kemudian Jarir mengutus seorang laki-laki dari Ahmas bernama Abu Arthah 
untuk mengabarkan kemenangan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Setelah 
sampai, utusan itu berkata kepada Rasulullah: 'Demi Dzat yang telah mengutus engkau 
dengan kebenaran, tidaklah aku menemuimu kecuali aku telah meninggalkan rumah itu 
dalam keadaan terbakar hingga seakan-akan seekor unta berkudisan (berwarna hitam).' 
Maka kemudian Rasulullah memberkahi kuda-kuda Ahmas dan para penunggangnya 
sebanyak lima kali. 


Bab: Pertempuran Dzatu Salasil 


KIA SAI ya NG AA FAEERE SN EA al kera 
Paud A 35 A 2AA I ر رر‎ 
NGA EN النّاس‎ LKS قال‎ Ja EN جَيّض‎ ESAI و‎ ALE sakas 
22511 - Ao DA 24 ca AA BA - 
Ia فبا‎ NAS Mba AA جَالقال اب‎ Ia Sie 
BA 
4010. Telah menceritakan kepada kami Ishag Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin 
'Abdullah dari Khalid Al Hadzdza' dari Abu 'Utsman bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah mengutusnya Amru bin Ash untuk memimpin pasukan kaum muslimin 
dalam perang Dzatus Salasil. Amru bin Al Ash berkata: Aku menemui Rasulullah seraya 
bertanya: Ya Rasulullah, siapakah orang yang engkau cintai? Rasulullah menjawab: 'Aisyah.' 
Lalu saya tanyakan lagi: Kalau dari kaum laki-laki, siapakah orang yang paling engkau cintai? 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Ayah Aisyah (Abu Bakr).' saya bertanya 
lagi: lalu siapa? Rasulullah menjawab: 'Umar bin Khaththab.' Kemudian beliau menyebutkan 
beberapa orang sahabat lainnya. Setelah itu aku pun diam karena aku takut termasuk orang 
yang paling terakhir.' 


Bab: Perginya Jarir ke Yaman 


ai کار‎ PELES Seman o as 
KEMANA Aga Aoa PENIS ل ومام تقالو حمر و لين‎ 
AS BATAN yana OB ga ah ans ó) par E 


SARANA a Baa APA 


wW 


سول اله صل ال pa pala gala Pat‏ بو کرو الاش AENG pe‏ برَصَاحِبَكَأ 


IM 


NG Gg SI Bea با بكر ر‎ BLN SANA ga ولتاس‎ 


KE o Fails iE إنَبِكَعََ‎ A pe 2 ذو‎ IIA 


2r z 


4+ #2 Z ص‎ e 22 Liga, 
SANG AA کاو املو‎ ILESE TIP AE pah MANJA AS 
دو‎ A'S مر‎ 1 
A a? و م‎ 


4011. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Abu Syaibah Al 'Absi Telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Idris dari Isma'il bin Abu Khalid dari Oais dari Jarir dia berkata: Ketika aku 
berada di Yaman, aku bertemu dengan dua orang Yaman yang bernama dzu-Kala dan Dzy- 
Amr. Kepada mereka berdua kuceritakan perihal Rasulllah Shallallahu'alaihiwasallam. Dzu- 
Amr berkata kepadaku, "Jika cerita tentang sahabatmu itu (Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam) benar, maka ia telah wafat tiga hari yang lalu."Maka mereka 
berdua pergi bersamaku ke Madinah dan ketika jarak kami telah dekat dengan Madinah 
kami melihat sejumlah orang menunggang binatang-binatang mereka datang dari arah 
Madinah. Kami bertanya kepada mereka dan mereka berkata,: "Rasulullah Shallallahu "Alaih 
wa Sallam telah wafat dan Abu Bakar telah ditunjuk sebagai khalifah, sementara orang-orang 
(Muslim) dalam keadaan baik."Kemudian mereka (berdua) berkata, "Katakan kepada 
sahabatmu (Abu Bakar) bahwa kami (berniat mengunjunginya) dan insya allah, kami akan 
kembali ke mari." Maka mereka (berdua) pulang kembali ke Yaman. Maka hal itu aku 
kabarkan kepada Abu Bakr. Lalu dia berkata: Kenapa kamu tidak datang bersama mereka. 
Pada keesokan harinya Dzu Amru berkata kepadaku: Ya Jarir, kamu memiliki kemuliaan 
padaku, Sungguh aku akan mengabarkan kepadamu satu kabar: Sesungguhnya kalian wahai 
bangsa Arab, akan senantiasa dalam keadaan baik sebagaimana keadaan saat ini. Karena 
ketika pemimpin kalian meninggal, kalian memilih pemimpin yang lain. Tetapi jika kalian 
memilihnya dengan memakai pedang (peperangan), maka hal itu tidak beda dengan para 
raja yang apa bila mereka murka maka kemurkaannya karena kekuasaan dan apabila rela 
maka kerelaannya pun karena kekuasaan. 


Bab: Pertempuran pantai 


wd Ai Aa 1 شد يهنيل شال‎ aN 
IE LL بو‎ AE قِقَنِيَ‎ PANA Pera 
GE AAN SAS Ja AA PI 


4 


- PANGU Pape Pn Tera aura Lan ABBAS LA فقا ل‎ RE. 


Ap AA SA i anba AAN مما َر‎ NIS 
Le LS ىا م تد‎ 


4012. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Wahb bin Kaisan dari Jabir bin 'Abdullah dia berkata; "Rasulullah Shalla Allahu 
'alaihi wa sallam mengutus delegasi menuju ke pantai. Beliau mengangkat Abu Ubaidah bin 
Jarrah sebagai pemimpin pasukan. Mereka berjumlah tiga ratus orang." Kami berangkat, 
namun ketika sampai di suatu jalan perbekalan kami habis. Maka Abu Ubaidah 
memerintahkan untuk mengumpulkan perbekalan pasukan, dan perbekalan pun 
dikumpulkan. Bekal yang terkumpul berjumlah dua kantung kurma." Bekal itulah yang 
menjadi makanan pokok kami setiap hari, sedikit demi sedikit hingga habis. Sampai kami 
tidak mendapatkan jatah lagi kecuali hanyalah sebuah kurma tiap orang. Aku bertanya: 
'Apalah artinya sebiji kurma.' Abu 'Ubaidah menjawab, 'Kami memang sudah mendapati 
tidak ada kurma lagi'." Jabir berkata: "Kemudian kami tiba di sebuah pantai. Ternyata ada 
ikan paus sebesar anak bukit. Maka pasukan pun memakannya selama delapan belas malam. 
Abu Ubaidah memerintahkan untuk mengambil dua tulang rusuknya, lalu dipancangkan. 
Kemudian dia memerintahkan untuk mendatangkan seekor unta tunggangan. Ternyata unta 
tersebut dapat melewati bawah tulang rusuk ikan itu dan ia tidak mengenainya." 


NE ELIE gi Pera WS AA Sis 


A 94 9724 


kaga HER AGA لات ار اكب‎ AA لاو صل‎ A AA 


NAK w >“ بر‎ 2A ره‎ $ 28 Z 7 Ms > 2 ره‎ 
PENS قَسُمَيَ‎ LAN أ‎ Sa PEG abaan Ja UG 3 ne 


2 AX 5. ور‎ <a Long. 9, d9 TPA a و ےا و‎ ۶ A 4 Pad 4 129. 
EGG A sab awas aa CAS BAE GANG A BELA جيس‎ 
2 r 


saat SA Nasa عمد أَطْوَلِرَجُل‎ AA RIERA aa أو غا‎ KA A BRA KA) 


s 
A 


Bas VEERA EN Sak REES NA A‏ تل 3516 piia‏ گلا 


3. 


3 


PA Ta > جابيد چاو‎ PEN AÉ PEN AP a54 
FSG ÉG GN SJ فَجَاعُو‎ ii NGE aa VI AA KA SN 
Cap قال‎ FATE PPS KARAN PES قال َر‎ 


4013. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dia berkata; yang kami hafal dari 'Amru bin Dinar dia berkata; Aku mendengar Jabir 
bin 'Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus kami sebanyak tiga 
ratus penunggang kuda dan pemimpin kami ketika itu adalah Abu Ubaidah bin Jarrah untuk 
mengintai unta milik orang Qurais. Kemudian kami bermukim di pantai selama setengah 
bulan. Hingga kami merasa sangat lapar. akhirnya kami memakan daun-daunan yang gugur. 
Karena itu pasukan kami tersebut dinamai pasukan Khabat (Khabat artinya daun yang 
gugur). Tiba-tiba laut melemparkan ikan yang disebut Al Anbar. Kami pun makan dari ikan 
tersebut selama setengah bulan. Dari tubuhnya yang penuh lemak, kami oleskan ke sejujur 


tubuh kami hingga tubuh kami pulih kembali. Kemudian Abu Ubaidah mengambil tulang 
rusuk ikan itu, lalu ia pancangkan seukuran orang yang paling tinggi. Sufyan berkata, ia 
memancangkan tulang rusak itu, lalu memerintahkan seseorang dan untanya melewati 
dibawahnya. Jabir berkata; di antara pasukan ada yang menyembelih tiga hewan 
tunggangan, kemudian menyembelih tiga lagi, kemudian menyembelih lagi tiga, lalu hal itu 
dilarang oleh Abu Ubaidah. Sedangkan 'Amru berkata; Telah mengabarkan kepada kami Abu 
Shalih bahwa Oais bin Sa'ad berkata kepada Bapaknya: Aku bersama pasukan, lalu mereka 
kelaparan, kemudian kami disuruh menyembelih binatang, kami pun menyembelih lagi. 
Namun setelah itu kami kelaparan lagi, hingga kami disuruh menyembelih sampai empat 
kali. Setelah itu kami dilarang menyembelih lagi. 


Sea 4 جَابِرَارَ‎ ea IE ANE PE ESA مدو‎ GA AR 
A 


NGA SI AU SPA SUS PENS PI Al الط و‎ ae 


و ل و سس 


KA SN 9 a E MN a mi Ega 
Pata mengena اقكمًاقر‎ JS RAGI AN AA iN 


207 A Pen a a EE 1 Was IE AS وَسلم قال‎ 


4014. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ibnu Juraij dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwasanya mendengar 
Jabir berkata: 'Kami pernah berperang bersama pasukan Khabath (pemakan daun-daunan) 
yang pada waktu itu Abu Ubaidah di angkat sebagai pemimpin pasukan. Lalu kami merasa 
lapar sekali. Tiba-tiba laut melemparkan ikan paus yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. 
Ikan itu disebut al Anbar. Kami makan dari ikan itu selama setengah bulan. Kemudian Abu 
Ubaidah mengambil salah satu bagian dari tulangnya dan dia pancangkan. Hingga seorang 
pengendara bisa lewat dibawah tulang itu. Telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zubair 
bahwasanya dia mendengar Jabir berkata: Abu 'Ubaidah berkata; 'Makanlah oleh kalian 
semua! Tatkala kami sampai di Madinah, kami hal itu kami beritahukan kepada Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: 'Makanlah, itu adalah rizki yang telah 
Allah berikan. Jika masih tersisa, berilah kami! Maka sebagiannya di bawakan kepada beliau 
dan beliau pun memakannya.' 


Bab: Abu Bakar menunaikan ibadah haji bersama manusia pada tahun kesembilan 


PER ENNE NA LA : LEG RE خر ااا 32 152,3 1 بُو الرّبيع حَدََّتَافكَيَحءَ‎ 


Gada) KE‏ رم ضِي Ss Segan TAN AAN A DEA‏ حَجَدَ 
A R 5 kta S‏ » 6 
SA NGANG bisa AAN g i‏ ك ولا BE IL sai‏ 


4015. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Abu Ar Rabi' Telah 
menceritakan kepada kami Fulaih dari Az Zuhri dari Humaid bin 'Abdur Rahman dari Abu 
Hurairah bahwa Abu Bakr Ash Shiddiq ditugaskan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memimpin satu kaum pada hari Nahar sebelum haji Wada untuk memberitahukan kepada 


orang banyak bahwasannya: 'Sesudah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh lagi haji dan 
tidak boleh thawaf di ka'bah dalam keadaan telanjang." 


ANGAS LG 


ر AS A‏ ر ر ا و د ا 3- aa‏ 
US an SAS‏ سرا پيل 31 إِسْحَاقَعَنَالبِرَاءرَضِي a‏ خر سو 55 


4 


SANGANG SI‏ خر سو IS PEN A aE Eis‏ يفت يڪم ني 
NE)‏ 


4016. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Raja' Telah menceritakan kepada kami 
Israil dari Abu Ishaq dari Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; Surat yang paling terakhir kali 
turun secara sempurna adalah surat Al Bara'ah. Dan surat penutup yang paling terakhir kali 
turun adalah surat An Nisa yang berbunyi; "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang 
kalalah). Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. (QS. Annisa'; 176). 


Bab: Utusan bani Tamim 


29 


wg keren انو خر ز‎ kabhi EN ونع‎ AJAH 


A 


LAN za? A AAK, م‎ AN دعم عه‎ 

ني ES PEN Aa ga DIA pa A‏ تمم 
E < broza 0 Z‏ رمام اه A‏ وو 2< 
قالو Ja‏ سول AELS ÉS ÁN‏ يي َلك فو BIS EM AI agya KA‏ 
PANU‏ کم قالو EL SAS‏ 2 لاله 
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan‏ .4017 
dari Abu Shakhrah dari Shafwan bin Muhriz Al Mazini dari 'Imran bin Hushain radliallahu‏ 
'anhuma dia berkata: "Sekelompok orang dari Bani Tamim datang menemui Rasulullah‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 'Terimahlah kabar gembira wahai Bani‏ 
Tamim.' Mereka menjawab, 'Anda telah memberikan kabar gembira kepada kami, oleh‏ 
karena itu berikanlah sesuatu kepada kami.' Maka muka Rasulullah shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam berubah, tidak lama kemudian serombongan dari penduduk Yaman datang kepada‏ 


beliau, maka beliau bersabda: "Terimalah kabar gembira, karena Bani Tamim tidak mau 
menerimanya!" Mereka berkata; "Ya Rasulallah, kami telah menerimanya." 


LAN 


Bab: Ibnu Ishag berkata 'Pertempuran Uyainah bin Hishn 


Pad 2 yr 2A? < A 3 pa 
a P Ann ع‎ Kiikii AK 


7 


- 1 

الت مد م o‏ کک 
عر وور ره Tia KER, PEN‏ 

a 4 PERENE Pa 


4018. Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb Telah menceritakan kepada kami Jarir 
dari 'Umarah bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; 


Saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim, karena tiga hal yang pernah saya mendengar 
dari Rasulullah tentang mereka: Pertama, saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: 'Mereka (Bani Tamim) adalah umatku yang paling gigih melawan 
Dajjal." Kedua, ada seorang tawanan perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah. 
Kemudian Rasulullah bersabda: 'Hai Aisyah, bebaskanlah ia! Karena ia adalah keturunan 
Ismail." Ketiga, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada zakat dari 
Bani Tamim: "Ini adalah zakat kaum kami." 


4 LA 
£ 


La z A A A 00 “5 
ocr“ واه ا‎ Lg” 2,2 ا‎ A وو وو‎ < MA و رو م‎ a? a 
NS AAA ALAN AA AI SANI 


PEAH a NG الله ر‎ 


A 
w LA 


A PANELE Ga‏ حابس قال أب Ss AL NS‏ خلان قال 
uisa‏ ا كى CASE AA pa AN SIS DA ALI‏ 


- 
وم م‎ 7 
Eai SE 


4019. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij Telah mengabarkan kepada mereka dari Ibnu Abu 
Mulaikah bahwa 'Abdullah bin Az Zubair telah mengabarkan kepada mereka, Serombongan 
dari bani Tamim datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar berkata, 
"Angkatlah Al Qa'qa' bin Ma'bad bin Zurarah." Sedangkan Umar radliallahu 'anhu berkata, 
"Angkatlah Al Agra' bin Habis." Abu Bakr berkata: 'Apakah kamu ingin menyelisihiku? ' Umar 
menjawab, 'Ya, aku ingin menyelisihimu.' Maka terjadilah perdebatan antara keduanya 
hingga suara mereka meninggi. Maka berkenaan dengan hal itu turunlah ayat: 'Hai orang- 
orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah 
kepada Allah' hingga akhir ayat. (QS. Alhujurat ayat 1). 


Bab: Utusan Abd Oais 


LA 


EU PES 3 BSE A i 
8 A2 274 Rs 2? DZ 2 22 AF 
حَضيتُ‎ ja E ieia S3) #8 AAN NANA Kei SA HI 


cd 


PAN 


KE LS AJ la pala Ar an Sua a 


SNN SE Laga PAN REI ل اله‎ gan حَرَايَاوَلَا السام ىقالو اا‎ 


وهر دد و A‏ 


SAM SANG ayan ejas ! Aga Jaba ng A AS 
إِقَامٌالصَّلَاةوَإِيتَاءُ‎ ANA NUSA UAN 63 درو‎ at Sa sae 97 


2 
P 


KESAN ATAS AA AA ge 53K 
ا‎ 


4020. Telah menceritakan kepadaku Ishag Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Amir Al 
'Agadi Telah menceritakan kepada kami Ourrah dari Abu Jamrah, Aku pernah berkata 
kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya aku memiliki bejana yang biasa di pakai untuk membuat 
perasan nabidz, lalu aku meminumnya dalam keadaan manis. Jika aku terlalu banyak minum, 
maka aku ikut berkumpul (duduk-duduk) bersama orang-orang agar tidak terlihat mabuk. 
Ibnu Abbas lalu berkata, "Telah datang utusan Abu Oais kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu menyapa mereka dengan mengucapkan: 'Selamat datang kepada para 
utusan, yang tidak termasuk orang-orang yang hina dan menyesal.' Mereka berkata, "Wahai 
Rasulullah, antara kami dengan engkau ada orang-orang musyrik dari kabilah Mudlar, dan 
kami tidak bisa berjumpa denganmu kecuali pada bulan-bulan haram. Maka berikanlah 
kepada kami sebuah perintah, jika kami amalkan maka kami bisa masuk surga, dan bisa kami 
sampaikan kepada orang-orang setelah kami." Beliau bersabda: "Aku perintahkan kepada 
kalian empat perkara dan aku larang dari empat perkara. Aku perintahkan kalian agar 
beriman kepada Allah. Apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah?" Yaitu: "Bersaksi 
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, berpuasa di bulan Ramadlan dan mengeluarkan seperlima dari hasil ghanimah. Dan 
aku larang kalian dari empat perkara: membuat perasan nabidz dalam Ad Duba, An Nagir, Al 
Hantam dan Al Muzaffat." 


ر ر و 2 A As Ge 2 P‏ ر 2ر 
MAAN‏ عي MEN i ME NE ANE‏ 


yilki MAU Á AA Aga sala الہ‎ AN 


ر دو A‏ 


Pa ددعو‎ PRA GA KAB NA LA مُصَرَ‎ DAS 


A 


ra A 4 A 


ف 07 XS GA Yi ANG Isla a AAN ES A ISIS‏ 3 9832 إقام 


D 


A 
[A LA 
03 


SA GEA A BSA spse كَاقَوَاَنْتُوَدُو‎ AN NAN 


4021. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Abu Jamrah dia berkata: Aku Mendengar Ibnu 'Abbas berkata: 
Beberapa utusan 'Abdul Oais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Mereka 
berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya kami dari kampung Rabi'ah. Namun antara kami dan 
anda terhalangi oleh orang-orang kafir Mudlar, hingga kami tidak bisa bertemu dengan anda 
kecuali pada bulan-bulan haram. Maka perintahkanlah kepada kami beberapa hal yang 
dapat kami kerjakan dan bisa kami sampaikan kepada orang-orang di belakang kami." Beliau 
bersabda: "Aku perintahkan kepada kalian empat perkara dan aku larang dari empat 
perkara. Aku perintahkan kalian agar beriman kepada Allah, yaitu: "Bersaksi bahwa tidak ada 
Tuhan yang berhak disembah selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan 
mengeluarkan seperlima dari hasil ghanimah. Dan aku larang kalian dari empat perkara: 
membuat perasan nabidz dalam Ad Duba, An Nagir, Al Hantam dan Al Muzaffat." 


SEN gin NY 5 REI ah اټ نو‎ AS AAA LE SAS 
Basa عو‎ PAI بَنَعَبَّاسِ‎ Ba ea pE PA 


HER NGANG nk Ce JENGENE NE مرضي‎ 
4 Pa sa. 5 PA Tu yaa Tua 3 5َ 2. ص‎ 

SELAT Ha ALAN صَل‎ GAN AG لیما و‎ SU GABIG) AA 
pe 2? 2 رس‎ Ar 2 2 2 26 و‎ 
NIS سلون‎ uk; NA NGGE GN an AS و‎ 


MAN PL Lapan aa و دور زوو‎ Ki د‎ 


AI صل‎ a N E AA NS سلون‎ Ingin Ki da KA AH basa 
Aas Ata PE sied او ا‎ aa ja 


- Na IA Ae 


IAIN SA AMAN لي قول‎ sia), PA Ea PAKA BA 


- 
EA 4 e 


ہی BA Hg b ES ARE‏ رَبِيَده 


e 
Ar - 


r trl 


َاسَتَأَحَرَتَ KA pandan; Kapas Nya Naa ANEH AN ot‏ تاني 


NG salah Kasanga NE au ME oa AÉ 


4022. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman Telah menceritakan kepadaku 
Ibnu Wahb Telah mengabarkan kepadaku 'Amru dan berkata Bakr bin Mudlar dari 'Amru bin 
Al Harits dari Bukair bahwa Kuraib -budak- Ibnu 'Abbas telah menceritakan kepadanya 
bahwasanya Abdullah bin Abbas dan Abdurrahman bin Azhar serta Al Miswar bin 
Makhramah mengirimnya kepada Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mereka 
berkata: sampaikan salam kami kepadanya dan tanyakan kepadanya mengenai dua raka'at 
setelah Shalat 'Ashar dan katakan bahwa kami telah mendapatkan berita bahwa engkau 
melakukan kedua raka'at tersebut, sementara telah sampai kepada kami bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari keduanya. Ibnu Abbas berkata: dan dahulu aku 
bersama Umar bin Al Khathab memukul orang-orang karena melakukan keduanya. Kuraib 
berkata: kemudian aku menemuinya dan menyampaikan kepadanya apa yang dengannya 
mereka mengutusku. Kemudian ia berkata: tanyakan kepada Ummu Salamah! Kemudian aku 
keluar menemui mereka dan mengabarkan kepada mereka mengenai perkataan Aisyah. 
Kemudian mereka mengembalikanku kepada Ummu Salamah seperti sesuatu yang 
dengannya mereka mengirimku kepada Aisyah. Kemudian Ummu Salamah berkata: aku 
mendengar Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam melarang dari keduanya kemudian aku 
melihat beliau melakukan keduanya, adapun ketika beliau melakukan keduanya maka 
sesungguhnya beliau telah melakukan Shalat 'Ashar kemudian beliau masuk dan di sisiku 
terdapat beberapa orang wanita dari Bani Haram dari kalangan anshar, kemudian beliau 
melakukan shalat dua raka'at tersebut, lalu aku mengirim seorang budak wanita kepada 
beliau dan aku katakan: berdirilah di samping beliau dan katakan: Ummu Salamah berkata: 
wahai Rasulullah, bukankah saya telah mendengar anda melarang dari melakukan dua 
raka'at ini? Dan saya melihat anda melakukan keduanya? Kemudian apabila beliau 
memberikan isyarat dengan tangannya maka mundurlah darinya. Ummu Salamah berkata, 
kemudian budak wanita tersebut melakukannya, kemudian beliau memberikan isyarat 
dengan tangannya, lalu ia mundur dari beliau. Kemudian tatkala telah berpaling beliau 
mengatakan: "Wahai anak Abu Umayyah, engkau bertanya mengenai dua raka'at setelah 
'Ashar, sesungguhnya beberapa orang dari Bani Abdul Oais telah datang kepadaku dengan 
membawa kelslaman sebagian dari kaumnya. Kemudian mereka menyibukkanku dari dua 


AH 


KENAN 


A 
A 
| 


raka'at setelah Zhuhur, kedua shalat itu adalah kedua shalat tersebut." Abu Muhammad 
ditanya mengenai hadits ini, kemudian ia berkata: aku berpendapat dengan hadits Umar dari 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam: "Tidak ada shalat setelah Shalat 'Ashar hingga matahari 
tenggelam, dan tidak pula setelah Shalat Subuh hingga matahari terbit." 


: DEBU Gaal AN SAS UNAS ale بُو‎ NS RASA محمد‎ BAE bat 


2 
Z 
w 7 71 


آي رة عاب عباس رضي الله IPA RE SAR SKA‏ ل اله 


a 
2 Z Pa pa G Cd A 4 
ف اذ م7 مور ال ر‎ KAI 57 pe و ا‎ LAN - 
5 4 WEI لله‎ 
يوو 3 جد عبد الفيس بجو انی يعنى قر يه من البحر ين‎ 
` WA ار 5 رار في‎ 


4023. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi Telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Amir 'Abdul Malik Telah menceritakan kepada kami Ibrahim yaitu Ibnu 
Thahman dari Abu Jamrah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: "Shalat Jum'at 
pertama kali di laksanakan di masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, setelah itu di 
laksanakan di masjid Abdul Oais yaitu di Juatsa sebuah desa di Bahrain. 


Bab: Utusan bani Hanifah dan hadits Tsumamah bin Utsal 


3G 


NA سوي‎ SG PP AE SI 
ANA D حَيَلَاقبَلَ نَجْدٍ‎ gla gale: AA YA 
1153 م‎ Ar WE sh اسار > م ر‎ Ng - 2 MASA 2 
BAK Gili بو‎ WG 
0 Sets Ge taaz EAI EACE Aan ور‎ 
دعم ده‎ TON D Me PA 51 4 Pe BEI Ga 

Gad ado) 3 حتى ن‎ aa A 
ام‎ AKN TA 2 ورا رطع ده‎ 0 ja رص و ر‎ RES 
أَطْلِقُوا‎ IMEL sake NGA II Sa FS Ro SE 


7 
ر رر A‏ 


ANA NIS Sana َكَل‎ ETE ی‎ KALA DUK 


ما 


7 


CAB i AIA AI 
A33 Wen 2 ja Uban AIA anda LA Ale PE 
Kik, >25 2122 F AN T3? -44 - Aa PA ا‎ a ANC D 

كا Pn NI a 7 Hasan‏ ید 


EN JUAL» PA GAK eka gaii NAFS AN TN PAMA AN 


r r 


ai st VA Na pala PAN AS Pa aga LA Net ra Ta 
Kaya ال‎ heia Silat KS KAA 


4024. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dia berkata, Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id bahwasanya ia 
mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim pasukan 
menuju Nejed, lalu mereka menangkap seseorang dari Bani Hanifah, Tsumamah bin Utsal 
pemimpin penduduk Yamamah, kemudian mereka mengikatnya pada salah satu tiang 
masjid, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuinya dan bersabda kepadanya: 
"Apa yang kamu miliki hai Tsumamah?" ia menjawab, "Wahai Muhammad, aku memiliki apa 
yang lebih baik, jika engkau membunuhnya maka engkau telah membunuh yang memiliki 
darah, dan jika engkau memberi maka engkau memberi orang yang bersyukur, namun jika 
engkau menginginkan harta maka mintalah niscaya engkau akan diberi apa saja yang engkau 
inginkan." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkannya, hingga 
keesokan harinya beliau bertanya, "Apa yang engkau miliki wahai Tsumamah?" ia menjawab, 
"Seperti yang aku katakan, jika engkau memberi maka engkau memberi orang yang 
bersyukur, jika engkau membunuh maka engkau membunuh yang memiliki darah, jika 
engkau menginginkan harta maka mintalah niscaya engkau akan diberi apa yang engkau 
mau." Lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam meninggalkannya, hingga keesokan harinya 
beliau bertanya lagi: "Apa yang engkau miliki wahai Tsumamah?" ia menjawab, "Seperti yang 
aku katakan, jika engkau memberi maka engkau memberi orang yang bersyukur, jika engkau 
membunuh maka engkau membunuh yang memiliki darah, jika engkau menginginkan harta 
maka mintalah niscaya engkau akan diberi apa yang engkau mau, " Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kemudian bersabda kepada sahabatnya: "Bawalah Tsumamah" lalu mereka 
pun membawanya ke sebatang pohon kurma di samping masjid, ia pun mandi dan masuk 
masjid kembali, kemudian berkata: "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah 
melainkan hanya Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, demi Allah, dahulu 
tidak ada wajah di atas bumi ini yang lebih aku benci selain wajahmu, namun sekarang 
wajahmu menjadi wajah yang paling aku cintai dari pada yang lain, dan demi Allah, dahulu 
tidak ada agama yang lebih aku benci selain dari agamamu, namun saat ini agamamu 
menjadi agama yang paling aku cintai di antara yang lain, demi Allah dahulu tidak ada 
wilayah yang paling aku benci selain tempatmu, namun sekarang ia menjadi wilayah yang 
paling aku cintai di antara yang lain, sesungguhnya utusanmu telah menangkapku dan aku 
hendak melaksanakan umrah, bagaimana pendapatmu?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memberinya kabar gembira dan memerintahkannya untuk melakukan umrah, 
ketika ia sampai di Makkah seseorang berkata kepadanya, "Apakah engkau telah murtad?" Ia 
menjawab, "Tidak, tetapi aku telah masuk Islam bersama Muhammad shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan demi Allah tidaklah kalian akan mendapatkan gandum dari Yamamah kecuali 
mendapatkan izin dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 

ME KE EAE SS 


Z 2 


asa AE a a a si 4 24, KANGEN PAS DAK 
Kea EN الو صل‎ AE ال ڪذا ب عل‎ Lap BULAN 
IM 4 
العام‎ GG A ري‎ A, و گور وائ اي ۶چ او کر دوه‎ 
SEN SAN ya aa كثير مىقۇم قاق ل‎ EN AN Gaia a AS 
ري‎ < AR ر ا مومسم کر‎ 1 DAN 4 0 
Br قطعة جر‎ a Ba EN Je في يرسو ل‎ BP oo Oa hah وَسَلَْمَوَ‎ 


PA 
e ع‎ Az 


1.6 2,7 وص‎ ٢ RA a . o AAL 003 { 
aa a hiihii, iia أصحَابه فقا ل لو‎ aiaa عل‎ 
La 222 3 LL ييا‎ Te Ra 


- A G 7 E ار ر‎ DE 
WA E R P e ES GabE أَدْبَرَ تَليَعْقَرَنْكَاللَّهوَإِقٍ لأرَاك الزِيآر‎ 
84 ga 1 


A Pd Pa 4 Pd 5 
SAGA A) daa PN II gen) êpe KG 


s 
2 و دسم‎ Zs 


SEH EAE aa ag SIANG NA‏ يَدَيَّسِوَارَيْنِمِنَ 
ا ماقأو ی لف ISIAN AN‏ اا SESALI‏ 
بَعْدِي ا PAMAN EA KA‏ 


4025. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Abdullah bin Abu Husain Telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Jubair dari Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
Musailamah Al Kadzab pernah datang ke Madinah. Sesampainya di sana, dia berkata: 'Kalau 
Muhammad mau mewariskan urusan kenabiannya kepadaku, niscaya aku akan mengikuti 
ajarannya.' Musailamah datang ke Madinah bersama dengan beberapa orang dari kaumnya. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Tsabit bin Oais bin Syammas 
menyambut kedatangannya, dan pada saat itu beliau sedang memegang sebilah pelepah 
kurma. Setelah berhadapan dengan Musailamah dan para pengikutnya, Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam berkata: "Hai Musailamah, seandainya kamu meminta agar aku 
memberikan sepotong pelepah kurma ini kepadamu, tentu aku tidak akan pernah 
memberikannya. Dan jika kamu meminta urusan Allah ini kepadaku, tentu aku lebih tidak 
akan pernah memberikannya kepadamu. Jika kamu tidak akan mematuhi perintah dan 
ajaran Allah, niscaya Dia pasti akan membinasakanmu. Hai Musailamah, sungguh aku telah 
melihat tentang kebinasaanmu, sebagaimana yang aku saksikan dalam mimpiku itu. inilah 
Tsabit yang akan menggantikanku untuk menjawab tantanganmu. Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan Musailamah Al Kadzdzab. Ibnu Abbas berkata: 
'Saya pernah bertanya tentang ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tersebut, yaitu 
tentang mimpi beliau yang berhubungan dengan Musailamah Al Kadzdzab, maka Abu 
Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Ketika aku sedang 
tidur, aku bermimpi bahwa di kedua tanganku ada dua buah gelang emas, hingga aku 
merasa cemas dengan keberadaan dua buah gelang itu. Kemudian aku diberi wahyu dalam 
tidurku itu agar aku meniup kedua gelang tersebut, lalu aku pun meniupnya hingga kedua 
gelang itu hilang. Maka dari mimpi itu aku menafsirkan bahwa dua buah gelang tersebut 
adalah dua orang pembohong (nabi palsu) yang akan muncul sepeninggalku kelak, yang satu 
adalah Al Ansi, seorang pemimpin dari Shan'a dan yang satunya adalah Musailamah, seorang 
pemimpin dari Yamamah. 


KEM ga ig PAN ANE jasa NAS ea MAN S3 
سِوَارَانِ‎ SSP Ngka ايت‎ AH LI IA IE ss 
ا ٽڪدَابيناللڌي ناا‎ A PLAT ماماد‎ SAYA مدب فكب اعقاو ی‎ 


A 
Ul la pl AAA 


4026. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr Telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag dari Ma'mar dari Hammam bahwa dia mendengar Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku bermimpi diberi 
kekuasaan dan kekayaan bumi, kemudian diletakkan pada kedua tanganku dua buah gelang 
emas, namun keduanya seakan-akan terlalu berat bagiku dan membuat aku gelisah, 
kemudian diwahyukan kepadaku agar aku meniup keduanya, lalu aku pun meniupnya hingga 
keduanya hilang. Aku menafsirkan mimpi tersebut dengan dua orang pendusta yang aku 
hidup di antara mereka berdua. Yaitu pemimpin Shan'a dan dan pemimpin Yamamah." 


2 


KETUA دي يفَو‎ NGANG aa مَهُدِيَ بَنَمَيمُونْقَالَ نَم‎ AS EN ELAN SIS 
Ki EA SI GG EÍ Pesat حير‎ Mr É الْحَجَرَ‎ 


Senang sp sap dena Nang را‎ A 


A 


A e AN EA JA GANG Pa وكوي و لامكا نديد‎ 


IM 4 


SENIN ba برو‎ AAL JAN JE Ja غُلَاماأَرَعَى‎ aa LA LAN 
اب‎ duta 


E 


4027. Telah menceritakan kepada kami Ash Shalt bin Muhammad dia berkata; Aku 
mendengar Mahdi bin Maimun berkata; aku mendengar Abu Raja' Al Atharidi berkata; dulu 
kami menyembah batu. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik, maka kami 
melemparkannya dan mengambil yang lain. Dan apabila kami tidak menemukan batu, kami 
mengumpulkan segenggam tanah, lalu kami bawakan seekor kambing kemudian kami 
peraskan susu untuknya. Lalu kami thawaf dengannya. Apabila datang bulan Rajab, kami 
mengatakan; tidak ada peperangan. Maka kami tidak membiarkan tombak maupun panah 
yang tajam kecuali kami cabut dan kami lemparkan sebagai pengagungan terhadap bulan 
Rajab. Dan aku mendengar Abu Raja berkata; pada hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
diutus, aku pada waktu itu sebagai seorang anak penggembala unta milik keluargaku. Tatkala 
kami mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdakwah, kami lari ke neraka, yaitu ke 
Musailamah Al Kadzab. 


Bab: Kisah al Aswad al Insi 


NPL‏ رام و 


SE NE NA D sin SAS a PANAS AMA GN 


Z 
PPA 
MA A 


RA AH baie SAE SANKEN SI we A36 نشِيطٍ و‎ 


A Z 2 کر ر‎ 
MEA 33 SSL, LAN ge EN NGGIH Lea 
AIE سول الله صل ال عَلَيْهِوَسَلَّموَمَعَهُكَابِثُ بكي بن كَكَاسِ وهو الذي‎ Ati Abs 


0 


aki KANG AN اعدو‎ AN في درسو‎ ary MM Jo سول اله‎ ra 


A 


PN ee ba AAN EA‏ ر جل ل اغڭ ا الي صل الي 
sés Jas ASAM NA Sebena LI,‏ هَذَاتَابتٌ one‏ 


HE ان سات‎ áit NG kaa MAL ELANG gah وَسَيْجِيبُكَعَبَي‎ 


P. ۶ہن‎ 


KIA pn Fei EA ah عَبَاسِعَنْرُؤْيَارَسُولٍا‎ 
A 2 4 - Pd GA. sF A E - وم‎ 
SERA SEA KA SS da a 


A 02 


PEP Ia Mar panen الها‎ un Su GAJAH As ووو‎ 
ARE 


4028. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Muhammad Al Jarmi Telah menceritakan 
kepada kami Ya'qub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih dari 
Ibnu 'Ubaidah bin Nasyith di dalam riwayat lain ia bernama 'Abdullah. 'Ubaidullah bin 
'Abdullah bin 'Utbah berkata, kami mendengar bahwa Musailamah Al Kadzdzab sudah 
sampai di Madinah, lalu ia singgah di rumah Binti Al Harits bin Kuraiz yaitu Ibnu Abdullah bin 
'Amir. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama Tsabit bin Oais bin Syammas -juru 
bicara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- menemuinya. Pada waktu itu beliau membawa 
sebatang tongkat. Lalu beliau berdiri dihadapannya dan berdialog dengannya. Musailamah 
berkata kepada beliau: Jika anda mau, kita selesaikan urusan kita. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 'seandainya kamu meminta tongkat ini, maka aku tidak akan 
memberikannya kepadamu. Dan sungguh aku melihatmu seperti apa yang telah aku lihat 
dalam mimpiku. Inilah Tsabit bin Qais akan menjawab tantanganmu.' Lalu beliau shallallahu 
'alaihi wasallam pergi. Ubaidullah bin Abdullah berkata, Aku bertanya kepada Ibnu Abbas 
tentang mimpi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang telah beliau sebutkan. Ibnu Abbas 
menjawab: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menyebutkan kepadaku, beliau bersabda: 
'Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi bahwa di kedua tanganku ada dua buah gelang emas, 
hingga aku merasa cemas dengan keberadaan dua buah gelang itu. Kemudian aku diberi 
wahyu dalam tidurku itu agar aku meniup kedua gelang tersebut, lalu akupun meniupnya 
hingga kedua gelang itu hilang. Maka dari mimpi itu aku menafsirkan bahwa dua buah 
gelang tersebut adalah dua orang pembohong (nabi palsu) yang akan muncul sepeninggalku 
kelak. Ubaidullah berkata: yang satu adalah Al Ansi, yang dibunuh oleh Fairuz di Yaman, dan 
yang satunya adalah Musailamah Al Kadzab. 


Bab: Kisah penduduk Najran 


Pe SA 5 SEN 5 JAE pia 
PARI Aa SAN SA حُدَيْقَدَكَالَجَاءَالْعَاقَبْوَالسَيَدْصَاحِبَائْجَرَ‎ 


2 
£ 


VEGAS ARE FEE NE NGE S3 AAN قو‎ Jak حب لا‎ LI قا لقالا حدما‎ 


۴ 


A 4 


LAI ANN EKA MN EA EN SLALU‏ جد 


NANGA AG BI عَلَيَهوَسَلَم‎ NAN AN P A Hihii Cai 

Na Ana kaka غ‎ eU ول‎ SG 
4029. Telah menceritakan kepadaku Abbas bin Husain Telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Adam dari Israil dari Abu Ishaq dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah dia berkata; 
Seorang baginda dan budak dari Najran mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk 
melaknat beliau, Hudzaifah berkata; salah satu dari mereka berkata kepada temannya; 
'Jangan kamu lakukan, Demi Allah, Seandainya dia benar seorang nabi maka dia yang akan 
melaknat kita, hingga kita tidak akan pernah beruntung dan tidak punya keturunan lagi 
setelah kita. Kemudian keduanya berkata: wahai Rasulullah! Kami akan memberikan apa 
yang engkau minta kepada kami. Oleh karena itu utuslah orang kepercayaan engkau kepada 
kami. Dan jangan sekali-kali engkau mengutusnya kecuali memang orang itu sangat 
terpercaya. Maka nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku akan mengutus orang 
kepercayaan yang sebenar-benarnya." Maka para sahabat merasa penasaran dan akhirnya 
menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: 'Berdirilah wahai Abu Ubaidah bin Jarrah! ' setelah Abu Ubaidah 
bin Jarrah berdiri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Dialah orang 
kepercayaan umat ini. 


bê Beti SAE a BA EK jai KA en KVA Ta 
BU HE KHAN D TENE Jelas TEE Gee AAS 
| c NGANG BIA ES, SS D ka sa NASI 


4030. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata, AKu 
mendengar Abu Ishag dari Shilah bin Zufar dari Hudzaifah radliallahu 'anhu dia berkata, 
"Orang-orang Najran pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya 
berkata, 'Ya Rasulullah, utuslah kepada kami seseorang yang jujur dan dipercaya.' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh aku akan mengutus kepada kalian seseorang 
yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Para sahabat merasa penasaran dan akhirnya 
menunggu-nunggu orang yang dimaksud oleh Rasulullah itu. Ternyata Rasulullah mengutus 
Abu Ubaidah bin Jarrah." 


Igi gaie ANG E SINE eaa NN SA 


۶ fua 


A ane ga Aben iji 


4031. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Khalid dari Abu Qilabah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Sesungguhnya setiap umat memiliki 'Amin' (penjaga/orang terpercaya) dan Amin umat ini 
adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." 


Bab: Kisah Amman dan Bahrain 


JÍ IE jis EN Gg SAN KE ب‎ peran NN SAS dn AA GAK ANG 


d 


Ng کا‎ Pre PAN ا‎ A F 


í Kaide a sahé at NAN Para SG‏ أَمَرَ Sa‏ مَنَّ 


GENAH in : Á PALI NE A Es selasa a kakak 
aa BEE جَاءَمَالٌالمَحْرَيْنِأَعُطَيَدْكَ مک دا و‎ Se aie 
KARANA يُعْطِنِي‎ BINA يُعَطِيِي‎ Aneh, abani we 0 m 4 


Wi JE NG) a RS PUTU IA ae كيك هكم‎ 
1 م‎ 1 va 


CA 


A Sp Ara 7 Z TA ده‎ P 2 ان ر ور‎ A 2 27 
وَأَنَاأرِيدأَنْ أْعَطِيَكَوَعَنَ‎ V3 Saya BEA GUE JANG ya 531218 séis Le 
Wisane SG Sa Ba 5 سيعت جَابر‎ yana KANA 
KANGA SBL AL 


4032. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan, Ibnu Al Munkadir mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Kalau harta benda dari Bahrain 
telah sampai kepada kita, maka aku akan memberimu sekian dan sekian (sebanyak tiga kali).' 
Jabir berkata: dan memang hal itu beliau berikan kepadaku. Jabir berkata: Setelah beliau 
wafat, aku bertemu dengan Abu Bakr, lalu aku meminta harta itu, namun dia tidak 
memberikannya, kemudian aku minta lagi, ia pun tetap tidak memberikannya hingga tiga kali 
aku menemuinya. Maka aku tanyakan kepadanya: 'Aku berkali-kali menemuimu namun 
kamu tidak memberikannya kepadaku. Apakah kamu akan memberikannya kepadaku 
ataukah kamu memang merasa kikir untuk memberikannya kepadaku?. Abu Bakr menjawab: 
'Apakah kamu mengatakanku sebagai orang yang kikir, padahal penyakit apakah yang lebih 
parah dari kikir? (Abu Bakr mengatakannya sebanyak tiga kali). Tidaklah aku menahannya 
kecuali aku pasti akan memberikannya kepadamu! Sedangkan dari jalur lain, dari Amru dari 
Muhammad bin Ali aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: kemudian aku menemui Abu 
Bakr, dia berkata kepadaku, 'Hitunglah! Lalu sayapun menghitungnya. Ternyata hanya ada 
lima ratus. Maka Abu Bakr berkata: 'Ambillah dua kali lipat dari itu (agar sesuai dengan janji 
Rasulullah). 


Bab: Kedatangan al Asy'ari dan penduduk Yaman 


AAN SN SAT : SEN ga Aa مُحَمَّدِوَإِسْحَاقَ‎ MASA عبد اله‎ BS 
PAUK aa aa لو‎ F 
A 


E AN MA gas PN EKS‏ 3 لھ ورو معلة 


SDS a 


4033. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad dan Ishaq bin Nashr keduanya 
berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abu Zaidah dari Bapaknya dari Abu Ishaq dari Al Aswad bin Yazid dari Abu Musa dia 
berkata; "Pada suatu hari, saya dan saudara laki-laki saya baru datang dari Yaman. Ketika 
datang, kami tidak melihat Ibnu Mas'ud dan ibunya melainkan dalam keluarga Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, karena seringnya mereka mondar-mandir dan berada di rumah 
beliau." 


تاو NENGA at‏ ع نأبو بع أ ESIS‏ موی كر 


AN PES PAHANG AGA SAS كەو هو‎ Ai EU se ADA ANA 


ورور 


2 


0204 TAS IIT 3 ہے ار ر‎ EEE AAA E ا ر رع‎ 
الي‎ (getar sadé Aje MEA ANISA pn GEN JAR 


A 4 
Pn a ل كر‎ ae ۹ 2 e ا‎ NANAS 4 
AAN قر من‎ ka gak EN صل‎ LAM) e P حلفت لاا‎ 


LA 
AK ا‎ A 


Sasa 2 BA eSP AG í َاقَاسَكَحَمَلْمَامْفَحَلفَأَنْلَايَحَهِ‎ La 2 tak ELIA 


r 3G 


Arap ran KAH Game NAWI a a NA a 


hla 


r LA 5 


VI JNE 333 LANG AAN AA ANG NENG 


BENANG PN AA‏ ور 


4034. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami 'Abdus 
Salam dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Zahdam dia berkata: Tatkala Abu Musa datang ke 
Kufah, dia memuliakan penduduk Jaram. Kami duduk disampingnya ketika ia sedang makan 
siang dengan daging ayam. Di antara penduduk ada seseorang yang sedang duduk, lalu Abu 
Musa mengajaknya untuk makan. Tapi orang itu berkata: aku melihatnya makan sesuatu 
yang tidak aku sukai. Abu Musa berkata: kemarilah, karena aku melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam memakannya. Namun orang itu berkata: Sesungguhnya aku telah 
bersumpah untuk tidak memakannya. Abu Musa berkata; kemarilah, akan aku kabarkan 
kepadamu tentang sumpahmu. Kami pernah menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersama beberapa orang Asy'ariyyin. Lalu kami meminta hewan tunggangan, namun beliau 
menolak memberikan hewan tunggangan. Kemudian kami meminta lagi, tapi beliau 
bersumpah untuk tidak memberikan hewan tunggangan kepada kami. Tidak lama kemudian, 
beliau shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kepada kami unta ghanimah. Lalu menyuruh 
kami untuk mengambil beberapa ekor dari unta itu. Tatkala unta itu telah kami bawa, kami 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah lupa dengan sumpahnya. Sungguh, 


setelah ini kita tidak akan beruntung! Lalu kami menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
seraya berkata: Ya Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah tidak akan memberikan 
kepada kami hewan tunggangan, tapi kenapa engkau memberikannya kepada kami? Beliau 
menjawab: "Ya, sebab jika aku bersumpah atas sesuatu dan ternyata di sana ada yang lebih 
baik dari itu tentu aku akan melakukan yang terbaik." 


SANA Fe NIA SAS بُو عاص‎ MEA AE a 
MEN AA ae SA Ni حصان‎ BEN SA ضفو‎ 
فوم‎ AF AS PAS NBA RGS ASN تمي قاو‎ sk PENS kan 


2 


38 کم قالو‎ sak BAN Kera PAT WI LISA YA Ia MEA 
َبِلْنَايَارَسُولَ الله‎ 


4035. Telah menceritakan kepadaku Amru bin Ali Telah menceritakan kepada kami Abu 
Ashim Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Abu 
Shakhrah Jami' bin Syudad Telah menceritakan kepada kami Shafwan bin Muhriz Al Mazini 
Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Hushain dia berkata: "Sekelompok orang dari 
Bani Tamim datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 
"Terimalah kabar gembira wahai Bani Tamim.' Mereka menjawab: 'Anda telah memberikan 
kabar gembira kepada kami, oleh karena itu berikanlah sesuatu kepada kami." Maka muka 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berubah, tidak lama kemudian serombongan dari 
penduduk Yaman datang kepada beliau, maka beliau bersabda: "Terimalah kabar gembira, 
karena Bani Tamim tidak mau menerimanya!" Mereka berkata: "Ya Rasulullah, kami telah 
menerimanya." 


ME إِتمَاعِيلَ‎ Ia ASI p PE (as GABISA NGE BAE حَدَدْنِي‎ 
ge Pah Se Ary Men 
NGANG saksi 2g AN SBI, Au Kepang AN علط‎ GAGANG sel 


EE 
4036. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi Telah menceritakan 
kepada kami Wahab bin Jarir Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ismail bin Abu 
Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Abu Mas'ud bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Iman itu berada di sini, (beliau sambil menunjuk ke arah Yaman dengan tangan 
beliau) 'Dan sesungguhnya keras dan kasarnya hati ada pada para pemilik unta didekat ekor 
unta, di tempat dua tanduk setan muncul, yaitu di Rabi'ah dan Mudlar." 


aan Si Ka SE Bab SAE NASA SS‏ سوير 


TEA 12 رو‎ A A 


KEL GN ASIA Jas iea KA صل‎ AN IKEA 


A 


- 7? 2% ANA تھ‎ 2 4 j Z. 7 2 2 1? 4 2 aa 4 
IE ES NY SES TES ALS SAN AAN saga 


7 Apa 2 “ 
0 ور‎ Koi Da P وو‎ 
A 7 $ AN - A & A 
Ag SANI A NAN naa 
- 2, 


4037. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Dakwan dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Telah datang penduduk 
Yaman, mereka adalah orang-orang yang perasaan (sensitive) dan hatinya paling lembut, 
keimanan dari Yaman, hikmah ada pada orang Yaman, angkuh dan sombong ada pada para 
penggembala unta, sedangkan ketenangan dan kewibawaan ada pada para penggembala 
kambing." Gundar berkata: dari Syu'bah dari Sulaiman Aku mendengar Dakwan dari Abu 
Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


z f ب٤ ھر ور‎ kaz pof Hina 21 وو و‎ < LA 9 2 . ملكي‎ NGT 22 Pap 

CAB BILA إسماعيل قال حَدَتْنِي خي عن سَليَمَانَ عن ثور بريد عَنا بي‎ USS 

ل “موس كي لس تر KANG‏ 2 ر ار و کے ے )ر TT. AA‏ 

صل LS ga AI‏ قَالَالإِيمَانْيَمَانِوَالِْتَنَههَاهمَاهَاهَنَايَطْلِمٌَقَرَنْالشَيّطانِ 

4038. Telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, Telah menceritakan kepadaku 
Saudaraku dari Sulaiman dari Tsaur bin Zaid dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah bahwa Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Keimanan ada di Yaman, sedangkan fitnah di sini dan 
di sini, tempat munculnya tanduk syetan." 


NA CEK‏ ا SA DA SN TANYA‏ شك التق 
بواليمان يب پو ار دعن عر ج عن ای Sen‏ عن 
G 2‏ بم Pa 22 2 A Zaz 6 Sg‏ و وو عر 224 A2 2 az. NA‏ 
KARAT AKAK JA STELAN Je ga)‏ 
.. 2 
PM‏ 
"NA‏ 


4039. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
Telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Telah datang penduduk Yaman, 
mereka adalah orang-orang yang perasaan (sensitive) dan hatinya paling lembut, kefagihan 
dari Yaman, hikmah ada pada orang Yaman." 


A رو ير‎ 1 As WK aan | عار‎ AN Pan BELIA 0 اعدا‎ 

حدثناعبدان عن ا ي DEEE‏ عمش عن PN‏ اهي عن عَلقَمَه ل كتاجلو yA Ta‏ مَسَّعْودِفْجَاءَ 
AMG § <‏ ار ره Dan Tana P‏ وا ور و 2.2 KENA‏ و ,22 
ISS‏ يا با عبد الو من PENTET ASUS San Gaal‏ شتت 
A A‏ رو کورچ عر و ر 2 2 2 E , 2 3, , SA JA‏ 

SAS sg ru II Gi Rani Yi 
. 4 A GANG و ع و و‎ SS BA a 
Gala saé أْخَبِرَتَكَ بِمَاقَالَالتَّبىُْصَلا‎ GG A 


DA Lah 


HA ده هب قَقَالَ ألم‎ ane SME BA 3 PNS 


A IR اهارو‎ NA GEN SAYANG AM 


4040. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim 
dari 'Algamah dia berkata: Kami pernah duduk-duduk bersama Ibnu Mas'ud. Tiba-tiba 
Khabab datang seraya berkata: "Wahai Abu Abdurrahman, Apakah para pemuda itu bisa 
membaca sebagaimana anda membaca? Dia menjawab: Kalau kamu ingin, aku suruh 
sebagian dari mereka untuk membacakan kepadamu? Khabab menjawab: 'Ya.' Ibnu Mas'ud 
berkata; "Wahai Algamah, bacalah! ' maka Zaid bin Hudair -saudara Ziyad bin Hudair- 
berkata: 'Apakah engkau menyuruh Algamah untuk membaca padahal dia bukanlah yang 
terbaik dari kami? Ibnu Mas'ud berkata, Jika kamu mau, akan saya beritahukan kepadamu 
sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai kaummu dan kaumnya. Maka aku 
membacakan lima puluh ayat dari surat Maryam. Lalu Abdullah berkata: Apa pendapatmu? 
Zaid berkata: Sungguh bagus. Abdullah berkata: Aku tidak membaca sesuatu kecuali ia pun 
telah membacanya. Kemudian ia menoleh kepada Khabab ditangannya ada cincin dari emas. 
Lalu Abdullah berkata: kenapa cincin ini tidak dibuang saja? Khabab berkata: sesungguhnya 
kamu tidak akan melihatnya lagi ada padaku setelah hari ini. Lalu ia membuangnya. 
Diriwayatkan oleh Ghundar dari Syu'bah. 


مَا 


Bab: Kisah Daus dan Thufail bin Amru 


Beo KN Ian BEN SE SIA بوني‎ Na 


» 4 Ii 


Ef giat És Sua a Ngadi sp sje قال‎ 


AE lê a? 36‏ وَأت ټم 
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan‏ .4041 
dari Ibnu Dzakwan dari Abdurrahman Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia‏ 
berkata: Thufail bin Amru datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: Ya‏ 
Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah kafir dan membangkang. Oleh karena itu,‏ 
berdoalah kepada Allah agar mereka mendapatkan kecelakaan.' Tetapi Rasulullah shallallahu‏ 
'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kabilah Daus dan‏ 


1" 


datangkanlah mereka! 


La NG Pl ine MANA AA بو‎ CEE 
Kn AJE هاو‎ brain Ag Balas Ara Pn ba 


NA jer a Pata AN AN NAHAN وا ىغلا ليفيالطر‎ 
KANG Nas هو لو‎ BONE AG An AA 52 


4042. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Alaa Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Ismail dari Oais dari Abu Hurairah dia 
berkata; ketika aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, di jalan aku 


melantunkan sebuah syair, "Duhai malam yang panjang dan melelahkan meski ia bergegas 
cepat dari bumi kekafiran." Abu Hurairah berkata, lalu budak laki-lakiku pergi menghilang di 
jalan, ia berkata: maka tatkala aku datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam aku 
berbai'at kepada beliau, dan pada saat aku berada di sisi beliau, budak laki-lakiku muncul. 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Wahai Abu Hurairah 
apakah ini budakmu?" Aku berkata: "Dia untuk Allah Azza Wa Jalla", Akhirnya aku pun 
memerdekakannya." 


Bab: Kisah utusan Thay 


ر راو م وو 7 ر ماعو ML, Rr Pa‏ ...2 و pung LO > 2 A‏ 


4 sae G ^ وک وکر ا‎ AT 2 در ف دق‎ |] a 
.. 1 


Z 
س يم‎ 
Te - 


4 PAN E? کے ا ر ر 2ر‎ DE pa 7 ر ر‎ 1,7 PN RENA Ya 
METAL IBI SESI او عرفت‎ 3321 ES YAN EAST او‎ ASI EN KIE 


. 4 
z = 
. A 
Ore 


4043. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Amru bin Huraits dari Adi 
bin Hatim dia berkata: Kami menemui Umar bersama beberapa utusan. Lalu dia memanggil 
satu persatu dengan menyebutkan namanya. Aku berkata kepadanya: 'Apakah kamu 
mengenaliku wahai Amirul mukminin? Dia menjawab: "Tentu, kamu adalah orang yang 
masuk Islam pada saat orang-orang menjadi kafir, kamu adalah orang yang maju ke garis 
depan pada saat orang-orang mundur kebelakang, kamu adalah orang yang menepati janji 
ketika semua orang berkhianat, dan kamu adalah orang yang mengakui kebenaran saat 
orang-orang mengingkarinya." Kemudian Adi berkata, 'Kalau begitu, aku tidak peduli siapa 
saja yang kamu panggil lebih dahulu." 


Bab: Haji Wada' 


5 


KN E MB LEAN A‏ عَنْعَايضَدَرَضِيَ اله 
ALA Ge SES gala yel Je NG AAA AL NBA‏ 253 لاله 
صل Jaa GA apk sal‏ بالج م AAN‏ جل حى جل Ke‏ 
SEN 3) 53 AN KANGGN ses, AI AV kaan‏ 
ABI KA‏ راسك و امش طي و هني SENSUAL‏ 


SALA pa gadah بن أي بكر‎ NE Wala A AA 
0 ? l anz? ? SAT Na ena 2 Pa L A 
AAS PAN WA ng ebs AI gali M E Nk ri 


Z Z Pd 


Mas اط اقا‎ ab LEE AAN ASIN AK ga ING Sania نَمو‎ AA AT gb SL 


4044. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Jubair dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Kami 
keluar bersama Rasulullah shallaallahu'alaihi wa sallam pada haji wada', kami bertalbiyah 
dengan umrah, kemudian Rasulullah shallaallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa 
yang memiliki hewan kurban, hendaknya dia berihram untuk haji dan umroh, dan tidak 
bertahallul hingga dia telah bertahallul dari keduanya." Lalu saya masuk Makkah dalam 
keadaan haid, saya tidak thowaf di ka bah dan tidak juga melakukan sai' antara shofa dan 
marwah. Lalu saya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah shallaallahu'alaihi wa sallam, 
beliau bersabda: "lepaskan ikatan rambut kepalamu, bersisirlah, dan niatkanllah untuk 
berhaji, serta tinggalkan umrah." Aisyah berkata: "Saya melakukannya hingga ketika kami 
selesai berhaji. Lalu Rasulullah shallaallahu'alaihi wa sallam mengirimku bersama 
Abdurrahman bin Abu Bakr menuju Tan'im, dan saya berniat umrah." Dia berkata; "Ini 
adalah tempat berihram untuk umrahmu." Aisyah berkata: "Maka orang-orang yang 
berihram untuk umrah berthawaf di ka'bah, dan melakukan sai' antara shofa dan marwah. 
Setelah itu, mereka bertahallul, kemudian thawaf dengan thawaf yang lain setelah mereka 
kembali dari Mina dalam haji. Adapun orang-orang yang menggabungkan antara haji dan 
umrah, mereka hanya melakukan thawaf sekali saja." 


كي > 7 وو PAN gi NAN KH PRN LA 2 a AN w2?‏ ا gr‏ اذا 
Z ..‏ - 


D رر‎ 


Pai <‏ 7 ر ميرم r A A 22 Pan. a E An‏ و 
ALAMAT AJB SU‏ قال مقو ISA‏ مج لهالل LN‏ 
A‏ 1 56 4 ر 4 T-‏ 0 56 ص 56 0 * c A ? ng‏ 4 
الْعَتِيقَ) a AN Je gan Ala‏ أَصْحَابَهأنَ يح MÉE LÉ JAH sil‏ 
A PEN E A E en‏ 

A3 BMA SANA, 


4045. Telah menceritakan kepadaku Amru bin Ali Telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata: Telah menceritakan kepadaku 
'Atha dari Ibnu Abbas, 'Apabila sudah thawaf di Ka'bah maka dia telah bertahallul. Aku 
bertanya: 'Dari mana perkataan Ibnu Abbas ini? Atha menjawab: Dari firman Allah yang 
berbunyi: Kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Bai'tul 'Atiq. Dan dari 
perintah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar bertahallul di waktu 
haji Wada." Aku berkata: Hal itu di lakukan setelah wukuf di Arafah. Atha berkata, "Ibnu 
Abbas melihat beliau melakukannya sebelum wukuf maupun setelah wukuf.' 


ی TENG‏ و GANG ga‏ ف ]| 215 هك 4 ع com AR‏ ر 
Sa SAS‏ طار قاعَنآ بي مو سی الا شعي رضي اله 


.. 


ae» LA 2 


NG TEE ELISA, kaa AAL صل‎ ai عنقا فمف ع‎ 
Pd pa 
و‎ 


AH 12‏ 1 12 او اہ ل ل كر ياك nA‏ 2 - اس امام 4 1 

Ji بِالصَّقَاوَالْمَرَوَ‎ KA AA di Ga AN Jo بإِهُلال كاهلا لر سول اله‎ s 
: 2< و‎ A و‎ SA 5 Pa ص اسم‎ P SA A Z 

SEA ai TATA 9 AL gah فطقت‎ 

4046. Telah menceritakan kepadaku Bayan Telah menceritakan kepada kami An Nadir Telah 
mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qais dia berkata; Aku mendengar Thariq dari Abu 


Musa radliallahu 'anhu dia berkata; Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di 
Bathha. Beliau berkata; "Apakah kamu sudah melakukan haji? Aku menjawab; 'Ya.' Beliau 


bertanya: 'Bagaimana cara kamu bertalbiyah? ' Saya menjawab: saya bertalbiyah seperti 
talbiyah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau berkata: "Thawafdi Ka'bah dan di 
Shofa dan Marwa kemudian lakukanlah tahallul." Maka aku berthawaf di Ka'bah dan di shofa 
dan Marwa kemudian aku mendatangi seorang perempuan dari bani Oais maka dia 
melepaskan kepala saya. 


eta PENA Sen Kat ARTA KAN اتترا ا‎ Hem) bas 
angan SISA ge hak 
قال دت راي وَكَلَدَتُهَدْبِي‎ EKA Shake فقا‎ CS an Hi 
هدي‎ aki 


4047. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir Telah mengabarkan kepada 
kami Anas bin 'Iyadl Telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' bahwa Ibnu 
Umar telah mengabarkan kepadanya: dari Hafsah radliallahu 'anha -istri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam- bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh istri-istri beliau untuk 
bertahallul pada tahun haji Wada'. Hafshah berkata: 'Tapi kenapa anda belum bertahallul? ' 
Beliau menjawab: "Saya telah mengikat kepalaku dan mengalungi hewan kurbanku, dan 
tidak akan bertahallul hingga menyembelih kurban." 


Pa‏ عو 


BELA NA Sa Ten ga ea Ni 


21249 
شتفت 


SS BA عن‎ E 
JAGA ا گت آي شیا كي لاطي‎ 


BIA aki JK 
4048. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman dia berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Syu'aib dari Az Zuhri dan Muhammad bin Yusuf berkata: Telah menceritakan 
kepada kami Al Auza'i dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syihab dari Sulaiman 
bin Yasar dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang wanita dari Suku Khats'am bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada waktu haji Wada', -pada waktu itu Al Fadl bin Abbas 
bersama Rasulullah.- wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah, kewajiban berhaji yang Allah 
bebankan kepada para hamba-Nya telah menjumpai ayahku dalam keadaan tua renta, dia 
tidak mampu untuk mengendarai kendaraan, maka apakah saya boleh untuk melakukan haji 
untuknya?" Beliau menjawab: 'Ya, silahkan." 


“IK 


Sa ga AAA SAS‏ الاو SA a‏ أقبَّل 
a A h EN la ya NGA‏ أَسَامَدَعَلَ AN E NAS SIA Sel pati‏ 


72 


A PA r 2. 2 2 2 
-A NA NAWANG E 23 WANG NGE 1NA ANARE اندم ع‎ LG b 
bee Ka > لعتمًَاناتتتابالمفتا‎ JG حَتَى أنا خعندالبیتِ‎ 


(AN 


AT ومر‎ A g 


ی D sh‏ کو KANG ah‏ 73 سا ^ اه د كي ع ار ار کر کک بر ےا NA ٦‏ شر مه 
الله“ E ÉEN PAGES AT ea IN gan Gea pa‏ 
PI UN EN an‏ جت بلالا قَايِمامِنَوَرَاءِالَبَابِ RASA‏ 


A 


2 1 78 تر‎ g Z g 
ri AS Su بن ينك العَمُو‎ Jo NG SAE Jo 
pr Z r ص‎ Á pa Pi 1 


5 


AN 2 رم‎ La 26. KN, AA! SENA Be Ta 1 و ۴ و‎ Ar 
ِي‎ AI EN Sa يَأ ب المي‎ AN صل بَينَالعَمُودَينِ مِنَالسَّطْر‎ 

4 í G7». 4 2,4 x Fr ja و 22 2 و ور 2 م‎ - 
فيه‎ ke SN وَعِنَدَ‎ AS NU الجدَارِ قال و ذسي ت‎ GAS Al eno MA 


A 


AN رر ور‎ 57 
راء‎ AA 
4049. Telah menceritakan kepadaku Muhammad Telah menceritakan kepada kami Suraij bin 
An Nu'man Telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 
'anhu ia berkata: Pada sa'at fathu Makkah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memasuki 
Baitullah dengan mengendarai onta Qushwa bersama Usamah bin Zaid. Turut pula bersama 
beliau Bilal dan Utsman bin Thalhah hingga onta tersebut berhenti di halaman Ka'bah. 
Kemudian beliau shallallahu 'alaihi wasallam meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin 
Thalhah, lalu dia pun memberikannya dan membukakannya. Rasul pun segera masuk diikuti 
Usamah, Bilal, dan Utsman bin Thalhah. Pintu itu segera ditutup, beliau tinggal lama di 
dalam hingga siang. Lalu mereka keluar lagi. Orang-orang pun segera berdatangan ingin ikut 
masuk. Abdullah berkata: Aku segera menemui orang-orang itu, dan aku mendapati Bilal 
sedang berdiri di depan pintu. Aku bertanya kepadanya: Dimana Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan shalat? Dia menjawab; "Di antara dua tiang yang berada di depan. 
Karena Ka'bah terdiri dari enam tiang dan dua garis. Beliau shalat di antara dua tiang pada 
garis terdepan dengan menjadikan pintu ka'bah berada di belakang beliau. Beliau 
menghadapkan wajahnya ke arah ketika beliau menyambut anda saat anda masuk ke 
Ka'bah. Yaitu di antara kedua temboknya. Abdullah berkata: Tapi aku lupa tidak menanyakan 
kepadanya berapa raka'at beliau shalat?.' Sedangkan tempat yang beliau gunakan shalat 

adalah dekat dengan 'Marmarah Hamra' (batu marmer merah). 


< 2 


ANG Go), ورد‎ AA 76 5 A وروم‎ 2 
ENKE AA AN AN Se حَذَدْنِي‎ NEE ليمَانِ ا‎ 
2 ا‎ rad و در‎ 


< - س مر‎ G ad 
KIP ENG ubi A ج الدب صل‎ Su 
2 


A 
"i 
. 


w 


| Wa 


PA م‎ 4 


2 Ana 4 ZA E 21234 ور‎ NAK LG 12 رات‎ PA 
صت يا‎ lal سلما حاڊستتاهي فقلت‎ bade صا ,الله‎ DA عٍفقالا‎ 5 dlam Sana و‎ 
2A A 21-34 ور‎ ANK oi 2015 3 ر‎ 


4050. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri Telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dan Abu Salamah 
bin 'Abdur Rahman bahwa 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Telah mengabarkan 
kepada mereka; "Shafiyah binti Huyai -istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam- kedatangan 
haid saat haji wada'." Maka Rasulullah bersabda: "Apakah hal itu menghalangi dari kita?" 
Saya berkata; "Wahai Rasulullah! Dia telah melakukan thawaf ifadlah dan thawaf di ka'bah. 


Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam pun bersabda: 'Kalau begitu Kembalilah (kembali dari 
Mina ke Madinah). 


a SEA Sisa عَم بن‎ EANES A AH NG BAGA :ل‎ KANA aan 


A 


VE sabên Melasa 212A NGABA iái SE اقال‎ AN 
3 AA Hg JENG ea ae 3 Tan 


A 
A 4 - 2 2 YA » 3 5 6 RA هو‎ 
2 247 9 و‎ RA و٠‎ 2 1 م‎ RA م‎ DIN 5 ٠ 
IE فما خفي‎ a GAN LAS yaaa BEM KAN lean الله‎ 
ست م‎ E SA 4 17 7 Tp, Bre A 4 17 an Ba 
م2١ سے هه و‎ FA و‎ PA .. ANG 2 و انا سر بن ور‎ 2| 7 wa PING .ا‎ ad 
رڪم ليس‎ N مَايَخْفىعَلِيحكمْ‎ Ea Fi he A من شانه فلس‎ 


Karna Hakan SAY Ya b ak Ni Dn ENI 333‏ 
اولك نر زوك كناو زكر هذ و نورك هذ لحز باذك فلو سوقان قالَا 


SA 


Ha pas SES SALA yan AI ara 4 Ns, ENG AAN‏ رقاب 


z 


4051. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dia berkata: Telah mengabarkan 
kepadaku Ibnu Wahb dia berkata, Telah menceritakan kepadaku 'Umar bin Muhammad 
bahwa Bapaknya telah menceritakan kepadanya dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhu dia 
berkata: "Kami bincang-bincang tentang Haji Wada', pada waktu Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berada bersama kami. Namun kami tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan 
haji Wada'. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam berkhutbah dengan memuji 
Allah terlebih dahulu, lalu beliau menyebut-nyebut tentang Masih Ad Dajjal kemudian beliau 
terus menyebutnya berulang kali hingga beliau bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang 
Nabi kecuali dia mengingatkan umatnya (dari bahaya Dajjal), Nuh telah mengingatkan 
umatnya dan juga para Nabi yang datang setelahnya. Ketahuilah bahwa Dajjal akan keluar 
kepada kalian, dan sekali-kali tidak tersembunyi dari kalian. Dan Rabb kalian pun tidak akan 
menyembunyikannya dari kalian. (beliau menyebutkan sebanyak tiga kali). Sesungguhnya 
Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Sedangkan Dajjal buta mata sebelah kanannya. Matanya 
seperti buah anggur yang menjorok. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkan 
kepada kalian darah, dan harta kalian. Sebagaimana haramnya pada hari ini, di negeri ini dan 
bulan ini. Ketahuilah apakah aku sudah selesai menyampaikan? Mereka menjawab; 'Ya.' 
Beliau bersabda: 'Ya Allah, saksikanlah! (sebanyak tiga kali). Celakah kalian, janganlah kalian 
kembali menjadi kafir sepeninggalku, sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian 
yang lainnya.' 


A z - “5 Â? وم‎ 


1 8, CUI Lk 2237 LS MII و‎ NI p 5 ; 
اليه‎ MS SAS EGA PISA هیر‎ Pn GS 33 دا‎ 


و هه ره l‏ 


ma‏ 5 واا 


Kak Kaka 


4052. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid Telah menceritakan kepada kami 
Zuhair Telah menceritakan kepada kami Abu Ishag dia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Zaid bin Arqam bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam telah berperang sebanyak 
sembilan belas peperangan. Dan beliau melaksanakan haji setelah hijrah sebanyak satu kali, 
beliau tidak melaksanakan haji wada' setelah itu. Abu Ishag berkata: dan beliau juga pernah 
melaksanakan haji ketika beliau berada di makkah. 


4 مه و 


حفص AE‏ > >7 إسن 2« و2 عا 2 “و .2 و 


7 Z — 


a A‏ م 


4053. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Ali bin Mudrik dari Abu Zur'ah bin 'Amru bin Jarir dari Jarir bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pada waktu haji Wada' berkata kepada Jarir agar menyuruh 
orang-orang diam. Lalu beliau bersabda: "Janganlah kalian kembali menjadi kafir 
sepeninggalku, sehingga sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya." 


Sri SI عبد او‎ NG HAN ki 

PING AN ga NGE akang NENGNA عن التي صل الا : يوسم لانن‎ 2$ 
LE HAN الْحجَةو‎ Sun SSI NG SIAGA ab LINE 

pa AN saeka هر هتاقلتااو ر2‎ A A BAN WE م الي بی‎ 


EEEE, an PENS GE BEA ذو‎ AN انمه قال‎ Ab 


A 24 A 2 
AGA A w ر کے‎ 


EKA رسو‎ FAN GEIE JABA ANE A 
KAN 3 كم وَأَمْوَ‎ Aa BE KEB PEG يو‎ ANNA Asan 5 ae aer 


P 


PIA PE‏ مڌ يو م aa‏ بد کم هدا شَهر کم 
هَدَاوَ سَتَلْقَوَوَرَ Oppa Yel Seni‏ ر > جِعُو ابَعْدِي ضلا ضر > b‏ 


و 


seka 2i a il EN a as 
HAL JANGE م‎ ela asen Ío Eo اگ‎ A مرن‎ 


4054. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari 
Ibnu Abu Bakrah dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "Waktu berputar 
sebagaimana keadaannya semula ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tahun terdiri 
dari dua belas bulan, empat diantaranya adalah bulan suci, tiga berurutan, yaitu Dzul ga'dah, 
Dzulhijjah, dan Muharram, dan yang ke empat adalah Rajab yang dinamai sebagai 


penghormatan terhadap suku Mudlar, teletak di antara bulan Jumadah (Al Tsaniyah) dan 
Sya'ban." Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata, "Bulan yang mana ini?" kami 
berkata: "Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." mendengar jawaban itu Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam terdiam agak lama sehingga sempat berfikir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam akan memberi nama yang lain. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Bukankah sekarang bulan Dzulhijjah?" kami menjawab, "Ya." Kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: "Kota apa ini?" Kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih tau?" 
Mendengar hal itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam termenung agak lama sehingga kami 
sempat berfikir bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam akan memberinya nama lain. Lalu 
Nabi berkata: "Bukankah ini kota Makkah." Kami menjawab: "Ya" Kemudian Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: "Hari apa ini?" Kami menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu." 
Nabi termenung agak lama sehingga kami sempat berfikir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam akan memberinya nama lain. Lalu Nabi berkata,: "Bukankah hari ini hari Nahr 
(kurban)?" kami menjawab; "Ya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Maka 
darahmu, hartamu, kehormatanmu adalah suci satu sama lain seperti sucinya hari milikmu 
ini, di kotamu ini, di bulanmu ini; dan sesungguhnya, kalian akan berjumpa dengan Tuhan 
kalian dan Dia akan menanyakan perbuatan-perbuatan kalian. Hati-hatilah! Jangan kembali 
menjadi orang-orang sesat sepeninggalku, saling memenggal leher satu sama lain. Sudah 
menjadi kewajiban mereka yang hadir (di sini hari ini) untuk menyampaikan pesanku ini 
kepada mereka yang tidak hadir. Mungkin mereka yang tidak hadir akan lebih memahami 
(pesan ini) dari pada mereka yang hadir pada saat ini. -Muhammad (perawi) ketika 
menyebutkan Hadits ini selalu berkata: "Sungguh benar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.- 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian berkata dua kali: "Ketahuilah! Bukankah telah ku 
sampaikan (pesan Allah) kepadamu?" 


AAN ري عنقي بن ملو عن عار ق ينغا ب‎ a ba PAN GAS 
SIAGA JUTA مَعِيْدَاقَقَالَعْمَ‎ HAN PIRSA 
eg ea nk ممت ڪَ‎ Sa = 

Soda das LAI ETATE nadi 


4055. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan Ats Tsauri dari Qais bin Muslim dari Tharig bin Syihab bahwa orang-orang 
Yahudi berkata kepada Umar: "Sesungguhnya kalian membaca suatu ayat yang seandainya 
diturunkan pada kami pasti kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Umar berkata, Ayat yang 
manakah itu? Mereka berkata: yaitu ayat: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmatKu." (Al Maa'idah: 3) Umar berkata: 
"Sesungguhnya aku tahu dimana ayat itu turun. Ayat itu turun ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam wuguf di Arafah. 


LA A‏ و م 
AK‏ ےو ا م ولاو 21م م و 2 PGA LX fis‏ 24 و SA Tar‏ واس PN‏ 
Mati NGANG‏ عن ا ي الا شو SEE PA NNE daan‏ 


PA 
w - 


SAE gana IN ya asal GIE SA AR LISA a 
Jala Ep la sale PAT Men PERANGAI si 


P 


TN xp 


LA 
$ 


3 »3 - و لام 8 مل 
DEBU PAS‏ 


A “5 P Z ae 


NIS A جلو احَتّى يَوْم‎ Da sae A 
Aka SI EA Jang NG laen peka gah AA 


4056. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Al Aswad 
Muhammad bin 'Abdur Rahman bin Naufal dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia 
berkata: kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Di antara kami ada 
yang bertalbiyah dengan umrah, ada juga yang bertalbiyah dengan haji dan ada juga 
bertalbiyah dengan haji dan umrah sekaligus. Adapun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bertalbiyah dengan haji. Barang siapa yang bertalbiyah dengan haji atau haji dan umrah 
sekaligus, maka mereka tidak bertahallul hingga hari nahar. Telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dan dia berkata, bersama 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pada waktu haji Wada.' Telah menceritakan kepada 
kami Isma'il Telah menceritakan kepada kami Malik dengan Hadits yang serupa. 


a ASN EA MA AAA AOA SAS‏ سَعْدِعَنَأبِيهِقَالَ 


ólgu‏ صل ah GG Pata ál‏ الموج puisii SAN‏ الْمَوْتَقَقَلْتٌ يَارَسُولَ الله 
LSI 4 A A pa Pd‏ 


LING KSS NY) مَالِوَلَايرِكُنِي‎ has Alya يمن الو‎ 

6 Pd 2 Are عدوم‎ AG be 2 a Ee GAN 2 Batik ? 2 ر ت‎ Ada 

7 TA ين‎ AA NA کور كك‎ SEE كنم‎ LAIN be BERI GI 

PA BAG rrr A a E NDAN NGE EN 

ADHA UP Su PENA 354, BESAR nn BAE KE 
ya Pn AKA AN ي قال‎ AA a 


A 
AA A AG 


SAT NI gan KEB AI 


A 


2 RERAN FR و ر‎ Da wd l 22? 
AEO gand) ja SAS 
7 ر‎ 


س ر 29 »ر AAt 4 rS pAr - HK‏ £- 
حَتى AAL‏ مو ير JAN AA‏ 
درو ديدي da‏ 1 عدي AP t,‏ ره 9 2A TA‏ 4 
هجر ت م ANGE BAN‏ كن الْبَاسُ سعدن aja O‏ 
روش راه 
Susi‏ 


4057. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim yaitu Ibnu Sa'ad Telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'ad 
dari Bapaknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku pada waktu 
Haji Wada', ketika itu saya menderita sakit yang hampir mengantarkanku kepada kematian, 
Saya berkata; "Wahai Rasulullah, engkau telah melihat kondisi sakitku dan aku memiliki 
harta yang melimpah sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang anak 
perempuan. Maka apakah aku boleh menginfakkan duapertiga hartaku?" Beliau menjawab; 
"Jangan" saya bertanya lagi; "Bagaimana kalau setengah hartaku?" Beliau menjawab; 
"Jangan" saya bertanya lagi; "Bagaimana jika sepertiga?" Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab; "Sepertiga. Ya sepertiga, tapi itu (masih tetap) banyak. sesungguhnya 
jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada 
meninggalkan mereka dalam keadaan kekurangan dengan menengadahkan tangannya 
kepada manusia. Tidaklah kamu memberi nafkah, dengan (nafkah tersebut) kamu 
mengharap ridla Allah Ta'ala kecuali akan diberi pahala, bahkan sampai suapan yang kamu 


angkat kepada mulut istrimu." Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah saya akan 
dikembalikan lagi (ketempat asal hijrahku) setelah meninggalnya para sahabatku?" Beliau 
bersabda: "sekali-kali kamu tidak akan dikembalikan (ketempat asal hijrahmu) kemudian 
kamu beramal dengan niat mencari wajah Allah, kecuali akan bertambah derajat dan 
keluhuranmu. Bisa jadi kamu dikembalikan lagi sehingga Allah memberikan manfaat 
denganmu bagi suatu kaum dan memberi mudlarat kepada kaum yang lainnya. Ya Allah, 
teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan Engkau kembalikan lagi ke 
belakang. Akan tetapi Sa'd bin Khaulah adalah orang yang malang, " Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menyayangkan Sa'd karena dia meninggal di Makkah. 


BA ا ر‎ NG یا کے 7ے‎ AE aaia nda AA 
رضي الله‎ ALAN سی بن عقبة عن نافع‎ yA SAS Ta حَدَتَْا بو‎ ALA اهيبن‎ AL AS 


A A A 
4 APA 


Peg Sa PAPARAN gen 56 NB AH Gg EE 
4058. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir Telah menceritakan kepada 
kami Abu Dlamrah Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' bahwa Ibnu 


'Umar radliallahu 'anhuma mengabarkan kepada mereka, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mencukur rambutnya pada waktu haji Wada.' 


4 


PA 2 2 PA 
NE 2l و‎ 2 pe 2,222 ME ZA وام و‎ 05 Pd و ور‎ BINA رو‎ 1822 


z 2 
7 


72 A 2 رر ر.‎ g هورم‎ 3 Fuge iy Nar? 
Aan geh aia Eisg AAA صل‎ GANG AE IMAN 


4059. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Bakr Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij Telah mengabarkan 
kepadaku Musa bin 'Ugbah dari Nafi', Ibnu Umar telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersama para sahabatnya mencukur rambutnya pada waktu haji 
wada' sedangkan sebagian yang lainnya memendekkannya saja. 


A PA Z G 7 7 
Ta عو 8 7 ماه‎ NANG IA AS “Pas asz’ ANGAS 22 NGE I 


- 
larg 
5 


عبد الله بن عباس ر ضى EA JW EA‏ جار 


GIA UAN JS a IE, Aang سم قاي‎ LE ورس ول الصف‎ 


4 ورو د 2 272 


م5 9 ك ر ر ہے ور ,5 A Pa‏ 


4060. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Oaza'ah Telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dan berkata Al Laits Telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu 
Syihab Telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bahwa 'Abdullah bin "Abbas 
radliallahu 'anhuma mengabarkan kepadanya bahwa dia pernah mengendarai keledai 
sedangkan pada waktu itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang shalat bersama 
orang-orang di Mina yaitu pada saat haji Wada'. Tiba-tiba keledai itu melewati depan salah 
satu shaf shalat. Ia pun turun darinya dan bergabung dengan shaf shalat." 


2 A Ag 24 


ر کر ر ت NS‏ ور و ANG‏ ر قا - ور 4 Ld‏ 
SE SAS SA SS‏ 5 همام قال 233 ي قال سيل SEA MA LAB GAM‏ 


Z 1 2 w kd 0 54 0 
re NG abi سلمف‎ sak LAN 


4061. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Hisyam dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dia berkata; Usamah pernah 
ditanya mengenai perjalanan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam melaksanakan hajinya. 
la menjawab; "Beliau berjalan sedang, kemudian apabila mendapati kelonggaran maka 
beliau berjalan lebih cepat dari itu." 


A 2 2% و‎ E اوس يزه‎ 2 2 RETRO) وم‎ Lb araa لو لان‎ Pap 
IM LA 


pide Aug das aiet ا شول اللا‎ KAS AB aksi 
Katakan 


4062. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Yahya bin 
Sa'id dari 'Adi bin Tsabit dari "Abdullah bin Yazid Al Khathmi bahwa Abu Ayyub mengabarkan 
kepadanya bahwasanya dia pernah shalat Maghrib dan Isya bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada waktu haji Wada' 


Bab: Pertempuran Tabuk 


م krki, TA AG‏ 2 2 و ت و 0 ص 0 ي < 

a ES‏ لضن ابي 
LG‏ ےا كم 2{ 2% 2 ا كر ٤و‏ او ووک لو A?‏ 

e Ga NGANA KS | JG aan Ban 


AA 


خی سڪم Lisan‏ 


e WA aa NG ا‎ 
bidi كفي وڪي ر‎ gise a gale AZAN Ss pgn tata 


A 


27 


DIAN a E‏ صل ليوو سم كع AN La LAN ANN‏ َي عَبَدَ 
KE ISI Bau ee‏ عَلَيَهِوَسَلم NG LKI APA‏ خُذْهَدَيْنِ يكين 
ISA ISO A pa PAKSA ANN 2‏ 

Ne bra 23 5 SENG Sea KN SI 23 

Par NAS LA Sena D DIA 


SN Pa Pata: MANA, الله‎ feá Abaya Hang 


PNG AA DAH AJIAN SEL الي‎ ea SE SN سول‎ 
و‎ ox و‎ 


aas م ر ر‎ aah A WA a A2 4 - 
Janaka Sa AFA! ang BA ASAM a موس بنقر‎ 


ve 
A 


4063. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al A'laa Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin 'Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa 
radliallahu 'anhu dia berkata; para sahabatku mengutusku menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk meminta darinya sejumlah hewan tunggangan karena mereka ikut 
ambil bagian bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam pasukan Al 'Usrah, yaitu 
perang Tabuk. Aku berkata; Ya Rasulullah! Para sahabatku memintamu memberi mereka 
hewan tunggangan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Demi Allah, kalian tidak perlu 
mengendarai apapun. Itu terjadi ketika aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam 
keadaan marah dan aku tidak mengetahuinya. Maka dengan perasaan sedih karena 
penolakan itu, aku kembali dan dengan perasaan takut kalau Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam akan marah padaku. Maka aku kembali menemui para sahabatku, dan memberi 
tahukan apa yang terjadi. Tak berapa lama kemudian, aku mendengar Bilal memanggilku; 
wahai Abdullah bin Qais! Aku menjawab panggilannya. Bilal berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memanggilmu. Ketika aku berjumpa dengannya, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: Ambillah dua unta ini, dan dua unta ini. Seraya menunjuk enam ekor unta 
yang dibawa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari Sa'ad. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: Bawalah unta-unta itu kepada para sahabatmu dan katakan Allah atau 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengizinkanmu mengendarainya, jadi kendarailah. 
Maka akupun membawa unta-unta itu kepada mereka dan berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengizinkan kalian mengendarai unta-unta ini, aku tidak akan meninggalkan kalian 
hingga sebagian dari kalian ikut bersamaku menemui seseorang yang mendengar perkataan 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Jangan berfikir bahwa aku mengatakan apa yang tidak 
dikatakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. mereka berkata kepadaku: menurut kami, kamu 
benar. Dan kami akan melakukan apa yang kamu inginkan. Maka Abu Musa berangkat 
bersama sebagian dari mereka menemui orang-orang yang mendengar langsung perkataan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan ternyata mereka menginformasikan hal yang 
sama sebagaimana yang diinformasikan Abu Musa. 


8... PK ر 226 ور 44 ر یار ەر 2 ووو‎ 
IPA رسو ل‎ San Maa Hanan er AN Eka IE PPS مدد حد نتا‎ SS 


Nerang , AA Aan 43 a E Aaa EN 


A JT 2‏ ع ابد عو 2 A‏ و 
Ki‏ ر A x A 55 aa Wa‏ سلس A Ga NGE 55-5415 ۴ Kn < ui‏ 5 
aas ah KC‏ هار ون من مومى إلا آنه ليس يي ب بعديو Ie SIS AJE‏ 
F SN‏ تب 45 233 ع 
2 7 


4064. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah dari Al Hakam dari Mush'ab bin Sa'ad dari Bapaknya bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah menugasi Ali bin Abu Thalib untuk menjaga kaum 
muslimin ketika terjadi perang Tabuk." Ali berkata: "Ya Rasulullah, mengapa engkau hanya 
menugasi saya untuk menjaga kaum wanita dan anak-anak?" Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam menjawab: "Tidak inginkah kamu hai Ali memperoleh posisi di sisiku seperti posisi 
Harun di sisi Musa, padahal sesudahku tidak akan ada nabi lagi?" Abu Daud berkata, Telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam Aku mendengar Mus'ab. 


AAN (S د و‎ GA AA A ت‎ » G 27 
قال خي‎ an CLEAN TA Sa كد‎ GANG A GA 


- Z < La 


J aa NGING DAHAN : jagina 51 uban صَفْوَ‎ 


P 


5 AKA لَك‎ 
? PN ARA WANG 
أَعَمَالِي عِنْدٍ‎ 3159 Sal تلك‎ 


4 wg 


BG Km AD BELA D PIA‏ الْمَعْضْوضٌ 
AL GAES 33 GAR ja AT án be a NG ask Ta KESAN BEAN‏ 
و ai aá KE SS LENSA KS da gala PAT DI LAN‏ 


4065. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Bakr Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; Aku 
mendengar 'Atha' mengabarkan seraya berkata: Telah mengabarkan kepadaku Shafwan bin 
Ya'la bin Umayyah dari Bapaknya dia berkata: saya pernah ikut perang bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pada perang 'Usrah. Ya'al berkata: Perang itu merupakan 
amalanku yang paling kuat dalam diriku. Atha berkata: Shafwan berkata, selanjutnya Ya'ala 
berkata: dan saya memiliki orang upahan, kemudian ia berkelahi dengan seseorang, salah 
seorang dari mereka menggigit tangan lawannya, Atha berkata: Shafwan telah mengabarkan 
kepadaku siapakah yang menggigit tangan lawannya, namun aku lupa. kemudian yang digigit 
menarik tangannya dari mulut yang menggigit hingga melepaskan gigi serinya. Lalu keduanya 
menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Maka beliau membentak orang yang lepas gigi 
serinya. Atha berkata: Aku mengira Shafwan berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Apakah ia akan membiarkan tangannya ada dalam mulutmu dan engkau 
menggigitnya seperti pejantan yang sedang menggigit?" 


ISA A 


SEL parges MISS APA sa يقال عطاءٌفقال‎ 


Bab: Hadits Ka'b bin Malik 
گي‎ PA عن ڪيڊ ال‎ un کي‎ 
بَنَمَالِكِ‎ IE gak ekan yaan SNG بن مَالِكِوَ‎ a er 
sgalag Sana AL كل كلعل‎ ata 
لالحا‎ 4 MEI 3 323833 ES ANAKAN SE 29 583 SESI َر‎ 


EAE یې و‎ RAN ig deha plas GA pe کر‎ 


ailas KNA تقناع‎ Fa KANG SALA A Fa AL NABI paka 


< pa 


E 


LANA 54 as 2 


GAN EN BAGEN NGLEGENA 


nan $s IRENY HE عِنَدِي‎ LI AN gl Aga KE Sina 
abesti fela messi Ala gas E e Pa 
D ea Pegal sal SENAI Aj LEE KAA 
PA ba NANA لِلْمْمَلِمِينَاً‎ PI 
KE يوان قال گم قمَارَ‎ EE dm eT كشكلا‎ 
Aa yaa NN ge MEN فيه و‎ PETA سَيَخْقَى‎ HA SNI يدان يديت‎ 
APA BAKA sa PEA NA AE A EE TEREA 
َير رل‎ PU كفي‎ USA کار ولم‎ Na جه‎ Í لكي‎ pal 
EEKE ولا ا َُعَلَيهوَسَلَمَوَالَمْمَلِمُو‎ SEA ALA sa 

221 A 


من جه از ي Kas b sap Pora NA EN BS‏ دافا و قت 
SS‏ 
SE SEAL 2535 NS di‏ هدر AMA‏ جف الاس بعد خرو ج 


La 


PNG para BATA HENNA gama سل‎ sara FANS الله‎ Ape 
NGA KG Sela sale KANE Wg I a A 5 
ass داو‎ aÁ Aan ني‎ ABIS ISU Yi, NGANA 3 
BI pa EA Sensa, بنش‎ na PA YA فيع‎ 
%55 حَصَرَن هَمَي طَففت أَد‎ EEATT كيه وسم َال‎ ANTA 
ANA ANN OA KIA Na RS أقو‎ KA 


SARA NIA SI : > ع‎ NENG JENG PANA لا‎ 


Zz 
ta 


E a a ANE Jo NG As Tan‏ بدا 

Boa Hala AA Hindia SE JA EN AE ma 
BA ea NAWA 9 NANDA 2 5 4 فقيل من‎ SN Sa AS ]و‎ sis 

4 EEE ار‎ Ke ساق‎ Aah 00 اله قىن‎ Jan 27 AT Pam AA 


BERI BLN SEAL NG agan Ja SALES 


3 
9 
7 7 - 4 


Jeah Iera A tie PEM seisi já 
کیو شک الها‎ LSP ANA SENIN وَلَحكنِْي و‎ 
AN a Ka a jelasin 


Wala gal A SIBUL EN Siro Sa ANN كُتتْكط أو‎ Ng je 
GAJI IS BE Sa يَقْضِيَاللهُفِيكَ قَقَمَتُ و5‎ gG هَذَافَكَدَصَدَوَ‎ 
الل‎ AN إل رسو‎ AAA SE ar Jae ana 


Oia IE SA EN Lana مكلف كذ‎ lad) MA Loela 


LIA هَدَامَعِي‎ AT TALA KE ISA Ss 
Sa 3 PERASAAN IU aa 
A PAN ANISA A گڙ وا لي ر‎ Ea AKA Jas 
Bana NA E Pasa ع‎ AN EN IT 


5 ae A 2% 0 


GIA AGAN دراي‎ ma PARA er NS 


2 26 s2 - PA < 7 000 Ay 
SARUNG Japang قَاسَتَكَانَاوَكَعَدَ‎ Ce UEA Seni MG JE 
AN EN EMS Bisana akak Pa Laa 4 

Aa aan PENA A كير و ڭى ۈ‎ elsa JO AI 


2 Pa 


HE PAN A ARA JENS e & SETIA AN Pai 
LU risi FE Lan A Span 

BEN EA NENG Sy PAI a 
PELNI AL 3 AL A ledak Ami 
Kadia yan a NGGI en PA AM LABA A SEL 
Magih ييه يميڌ يفول نيدل عل‎ WENANG اک‎ 


کر 


A نی‎ HA AJA ABA NU PE By, bsa شیر و‎ Gali 


AN GTA 2772 


a AN ENGGALA GG, SAN صَاحِبَكَقَدَجَمَاكَ وَكَمْيَجَمَلَكَاللَهبِدَاهَوَازْوَ‎ 


d sa Na LN AAS AI EA, AS 2133 Oa naa 
jasin ARE ولا ا‎ II SS gai: Kean 

2 e SAJA ولا قربا و‎ pe as sal 

PISA lai بأَهْلِكِكَكُون عنم حى‎ SAN 


7, + هوم‎ Pa 


AO E No SA NABI MI Ayas SIR IS EA 
سند‎ SIA seo ات سر‎ aa ANA JB SS 
Sa ESA PN SI AMILA a اومن‎ 
AAN سول اله صل‎ DAYA PAP PMA Na A AE ANGGÉ Bi sal 


args 33 “í Katik & 


SISCA 3615 Sudung RL PAS gn R3 

ega JASA کیا‎ EA E RA PILLS £ SISI 
FEB Has Anda sini pi PENS EN 
pasa Seli بمَارَ‎ INTEL AG AJAH 


Pd 


LA 


Tiba Paan P 3 BAN Se Gan 3 Pen 
CE UNS FI jina Ke ANG As 35 aja 5 LA ول ادل‎ 
BEJ ES lahan Liat “y EA KAN حِبَيّ‎ o 
KIS 31593 Lê aa PAAIE Ay Aap MAN 


BAG CAN و‎ Ka IL RE آمل ك‎ ad GAN Ea 


ير 


و 


44 Z و‎ 7 0 4 < 04 Gx < 4 Pa 
La SERA ANG SEL PA ALE BE BSN ETS Aa sale 


Dd A MLM 


Ae PLAN SEN ya Aas A PN aa JAH 


8 2 م2 


ata Gantt Alun sila GA 


EIDA کو کو ر ر کر ہے‎ 4 AG EP BATAN - 8 رو و‎ a B é 
KA للُعَلَيَهوَسَلَمَ وَهْوَ‎ AI ان صل اَيَو سم قال ر‎ Nan 
Si A A ATI A2 دي ه‎ Pd DA A Sa 
ANG gen 5 as iyan AE TEA SEN GAB 2 بي يوم‎ FA AN aag 


LA IM 54 
3622 7 A م‎ 


EA AI ALE AAN مِنْعِنْدِالَوَكَانَرَسُو‎ Ia 


A A 


2 م‎ A و‎ 7 
2 ATÎ coco F q az او و ر‎ 417A? 7 8 2 2712 LAN 
BAE بتي‎ Kia JAN AG ESA EME BAB, SUS و‎ a 


Ta 


مالي صدا او رسو ل ا0 قال رسو ل SBI AL NAN HA SAN‏ 


ATA 01987 >‏ واس عم AN PA‏ مهديك ف AFA AAI A ANA‏ اوس تس داه م 
حور لك قلت فان LAILA‏ الذي an GAS MS‏ الله SSI Vol‏ بالضدق و Sail‏ 


0 Pagi 14 ? # Tai (Ta - 2 7 Ba rena La. 
صد الْحَدِيثْ‎ Sara إلا صِدَّقَا مَابقِيتفَوَاللّهِ مَاأَعَلَمْ‎ ASING, 25 33 


ده و A‏ 


AK ووت‎ w ا‎ A TG Z 5 TG A 4 A n 2 PAKET 
GINA 2 . pi 5 . 5 < 2 م و ص ب ا‎ AN GINA م‎ 253 4 
مذ ذ كرت ذلك‎ DANSA aiai gag Sa, مندد ت ذلك سول اله صا‎ 


Ne HL SA 21244 Tag -‏ + كم DA II KELPE‏ 4773 
an‏ اله عليه وسم لى يو مي هذا AS‏ اي لار جو أن يَحَفْظْنِياللَهُفِيمَابَقِيتَْأْنْرَلَ 
الهم رَس ولو صل PUN SE la AE‏ ي SPI AN‏ 

22. 1 5 27 b sn E aa Na ور اور کر‎ EE 4 2 

و كوو al‏ الصَّادِقِينَ) فو hiiia JEN GAS Lal‏ أن هد اني ل Baka NYAN‏ نَفْسِي من 


PA 
Z L س‎ 
9 


mL Pa “4 a no > رص‎ Yi Ar ا‎ Ia ag ر‎ 2 
JEDEN E كْمَاهَلَكَالذِينَ‎ Mabasa کون‎ Yigla gag سول الت صل الله‎ WENG 
BI EA gala) ISA SISA مَاقا للا‎ SE IIA BIS لِلذِينَ‎ 


e TG ب ر ر‎ at SE ALL oe < cis 2 ا‎ Ta Bit < 422212? 
PARIS EE الفاسقین) قال‎ NE 5 3 YANG Bal AAE 
6 PA ANAKAN Ate > م ر تور ر‎ 2 z ar A 
Bi sA ASIN Sasa PA ino a ANN pe رَس ول اله‎ a Ja NA 


Ni Ga MEN ال ا( وَل‎ A bag سى‎ EA de se JSM سول‎ 


wi a gg 


ل ور Kai ia‏ سو بي KAA 22 26 ss ANGINA‏ او اوور ING‏ > و 
G‏ الذي ذ کر الله مما ANGE Kila‏ و NE AN > ACELS Sa‏ 


TK of |‏ دي 
335215 إِلِيّهِ فقيل منه 
A A‏ 


4066. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik bahwa 
'Abdullah bin Ka'ab bin Malik -Abdullah bin Ka'ab adalah salah seorang putra Ka'ab yang 
mendampingi Ka'ab ketika ia buta- berkata; 'Saya pernah mendengar Ka'ab bin Malik 
menceritakan peristiwa tentang dirinya ketika ia tertinggal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam perang Tabuk.' Ka'ab bin Malik berkata; 'Saya tidak pernah tertinggal 
menyertai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam peperangan yang beliau ikuti kecuali 
perang Tabuk, akan tetapi saya juga pernah tertinggal dalam perang Badar. Hanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah mencela seorang muslim yang tidak turut dalam 
perang Badar. Yang demikian karena pada awalmulanya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan kaum muslimin hanya ingin mencegat kaum kafir Quraisy yang sedang berada 
dalam perjalanan dengan mengendarai unta hingga Allah mempertemukan kaum muslimin 
dengan musuh mereka tanpa waktu yang di sepakati sebelumnya. Saat itu saya ikut serta 
bersama Rasulullah pada malam Aqabah ketika kami berjanji untuk membela Islam. Menurut 


saya, turut serta dalam perang Badar tidak sebanding dengan turut serta dalam malam 
Agabah, meskipun perang Badar lebih populer kebanyakan orang. Di antara cerita ketika 
saya tidak turut serta bersama Rasulullah dalam perang Tabuk adalah sebagai berikut: 
'Belum pernah stamina saya betul-betul fit dan mempunyai keluasan harta daripada ketika 
saya tidak ikut serta dalam perang Tabuk tersebut. Demi Allah, sebelumnya saya tidak 
menyiapkan dua ekor hewan tunggangan sama sekali dalam pelbagai peperangan. Tetapi 
dalam perang Tabuk ini, saya bisa menyiapkan dua ekor hewan tunggangan. Adalah sudah 
menjadi tradisi beliau Shallallahu'alaihiwasallam, beliau tidak pernah melakukan sebuah 
peperangan selain beliau merahasiakan tujuan peperangannya, hingga saat terjadilah perang 
tabuk ini, yang beliau nyatakan tujuan perangnya secara vulgar (terang-terangan). Akhirnya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi berangkat ke perang Tabuk pada saat cuaca 
sangat panas. Dapat di katakan bahwasanya beliau menempuh perjalanan yang amat jauh 
dan penuh resiko serta menghadapi musuh yang berjumlah besar. Lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menjelaskan kepada kaum muslimin apa yang akan mereka hadapi 
bersamanya. Oleh karena itu, beliau memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan 
perbekalan perang yang cukup. Pada saat itu, kaum muslimin yang menyertai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam banyak sekali tanpa ditunjuk melalui surat tugas untuk 
berperang. Ka'ab berkata, 'Ada seorang laki-laki yang tidak muncul karena ia ingin tidak turut 
serta berperang. la menduga bahwa ketidak turutannya itu tidak akan di ketahui oleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam -selama tidak ada wahyu yang turun mengenai dirinya 
dari Allah Azza Wa Jalla -. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pergi berperang ke perang 
tabuk ketika hasil panen buah sangat memuaskan, hingga saya harus memalingkan 
perhatian dari hasil panen tersebut. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kaum 
muslimin yang ikut serta sudah bersiap-siap dan saya pun segera pergi untuk mencari 
perbekalan bersama mereka. Lalu saya pulang tanpa memperoleh perbekalan sama sekali. 
Saya berkata dalam hati, 'Ahh, saya dapat mempersiapkan perbekalan sewaktu-waktu. Saya 
selalu dalam teka-teki antara iya (berangkat) dan tidak hingga orang-orang semakin siap." 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berangkat bersama kaum muslimin, sedangkan saya 
belum mempersiapkan perbekalan sama sekali. Akhirnya saya pergi, lalu saya pulang tanpa 
mempersiapkan sesuatu. Saya senantiasa berada dalam kebimbangan seperti itu antara 
turut serta berperang ataupun tidak, hingga pasukan kaum muslimin telah bergegas 
berangkat dan perang pun berkecamuk sudah. Kemudian saya ingin menyusul ke medan 
pertempuran -tetapi hal itu hanyalah angan-angan belaka- dan akhirnya saya ditakdirkan 
untuk tidak ikut serta ke medan perang. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi 
ke medan perang tabuk, maka mulailah rasa sedih menyelimuti diri saya. Ketika keluar ke 
tengah-tengah masyarakat sekitar. Saya menyadari bahwasanya tidak ada yang dapat saya 
temui kecuali orang-orang yang dalam kemunafikan atau orang-orang yang lemah yang 
diberikan uzur oleh Allah Azza Wa Jalla. Sementara itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
tidak mengingat diri saya hingga beliau sampai di Tabuk. Kemudian, ketika beliau sedang 
duduk-duduk di tengah para sahabat, tiba-tiba beliau bertanya: 'Mengapa Ka'ab bin Malik 
tidak ikut serta bersama kita? ' Seorang sahabat dari Bani Salimah menjawab: "Ya Rasulullah, 
sepertinya Ka'ab bin Malik lebih mementingkan dirinya sendiri daripada perjuangan ini? ' 
Mendengar ucapan sahabat tersebut, Muadz bin Jabal berkata: 'Hai sahabat, buruk sekali 
ucapanmu itu! Demi Allah ya Rasulullah, saya tahu bahwasanya Ka'ab bin Malik itu adalah 
orang yang baik." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diam. Ketika beliau 
terdiam seperti itu, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki yang memakai helm besi yang 
sulit di kenali. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Kamu pasti Abu 
Khaitsamah? ' Ternyata orang tersebut adalah memang benar-benar Abu Khaitsamah Al 


Anshari, sahabat yang pernah menyedekahkan satu sha' kurma ketika ia dicaci maki oleh 
orang-orang munafik. Ka'ab bin Malik berkata: 'Ketika saya mendengar bahwasanya 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah bersiap-siap kembali dari perang Tabuk, maka 
saya pun diliputi kesedihan. Lalu saya mulai merancang alasan untuk berdusta. Saya berkata 
dalam hati; 'Alasan apa yang dapat menyelamatkan diri saya dari amarah Rasulullah? ' Untuk 
menghadapi hal tersebut, saya meminta pertolongan kepada keluarga yang dapat 
memberikan saran. Ketika ada seseorang yang berkata kepada saya bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam hampir tiba di kota Madinah, hilanglah alasan untuk berdusta 
dari benak saya. Akhirnya saya menyadari bahwasanya saya tidak dapat berbohong sedikit 
pun kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Oleh karena itu, saya pun harus berkata 
jujur kepada beliau. Tak lama kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di kota 
Madinah. Seperti biasa, beliau langsung menuju Masjid - sebagaimana tradisi beliau 
manakala tiba dari bepergian ke suatu daerah - untuk melakukan shalat. Setelah melakukan 
shalat sunnah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam langsung bercengkrama bersama para 
sahabat. Setelah itu, datanglah beberapa orang sahabat yang tidak sempat ikut serta 
bertempur bersama kaum muslimin seraya menyampaikan berbagai alasan kepada beliau 
dengan bersumpah. Diperkirakan mereka yang tidak turut serta bertempur itu sekitar 
delapan puluh orang lebih. Ternyata Rasulullah menerima keterus terangan mereka yang 
tidak ikut serta berperang, membai'at mereka, memohon ampun untuk mereka, dan 
menyerahkan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka kepada Allah. Selang 
beberapa saat kemudian, saya datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Setelah saya memberi salam, beliau tersenyum seperti senyuman orang yang marah. 
Kemudian beliau pun berkata, 'Kemarilah! ' Lalu saya berjalan mendekati beliau hingga saya 
duduk tepat di hadapan beliau. Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 
'Mengapa kamu tidak ikut serta bertempur bersama kami hai Ka'ab? Bukankah kamu telah 
berjanji untuk menyerahkan jiwa ragamu untuk Islam? ' Saya menjawab: 'Ya Rasulullah, demi 
Allah seandainya saya duduk di dekat orang selain diri engkau, niscaya saya yakin 
bahwasanya saya akan terbebaskan dari kemurkaannya karena alasan dan argumentasi yang 
saya sampaikan. Tetapi, demi Allah, saya tahu jika sekarang saya menyampaikan kepada 
engkau alasan yang penuh dusta hingga membuat engkau tidak marah, tentunya Allah lah 
yang membuat engkau marah kepada saya. Apabila saya mengemukakan kepada engkau ya 
Rasulullah alasan saya yang benar dan jujur, lalu engkau akan memarahi saya dengan alasan 
tersebut, maka saya pun akan menerimanya dengan senang hati. Biarkanlah Allah memberi 
hukuman kepada saya dengan ucapan saya yang jujur tersebut. Demi Allah, sesungguhya 
tidak ada uzur yang membuat saya tidak ikut serta berperang. Demi Allah, saya tidak 
berdaya sama sekali kala itu meskipun saya mempunyai peluang yang sangat longgar sekali 
untuk ikut berjuang bersama kaum muslimin." Mendengar pengakuan yang tulus itu, 
Rasulullah pun berkata: 'Orang ini telah berkata jujur dan benar. Oleh karena itu, berdirilah 
hingga Allah memberimu keputusan." Akhirnya saya pun berdiri dan beranjak dari sisi beliau. 
Tak lama kemudian, ada beberapa orang dari Bani Salimah beramai-ramai mengikuti saya 
seraya berkata: 'Hai Ka'ab, demi Allah, sebelumnya kami tidak mengetahui bahwasanya 
kamu telah berbuat suatu kesalahan/dosa. Kamu benar-benar tidak mengemukakan alasan 
kepada Rasulullah sebagaimana alasan yang dikemukakan para sahabat lain yang tidak turut 
berperang. Sesungguhnya, hanya istighfar Rasulullah untukmulah yang menghapus dosamu." 
Ka'ab bin Malik berkata setelah itu: 'Demi Allah, mereka selalu mencerca saya hingga saya 
ingin kembali lagi kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lalu saya dustakan diri saya." 
Ka'ab bin Malik berkata: 'Apakah ada orang lain yang telah menghadap Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seperti diri saya ini? ' Orang-orang Bani Salimah menjawab: "Ya. Ada dua 


orang lagi seperti dirimu. Kedua orang tersebut mengatakan kepada Rasulullah seperti apa 
yang telah kamu utarakan dan Rasulullah pun menjawabnya seperti jawaban kepadamu.' 
Ka'ab bin Malik berkata, 'Lalu saya pun bertanya, 'Siapakah kedua orang tersebut hai para 
sahabat? ' Mereka, kaum Bani Salimah, menjawab: 'Kedua orang tersebut adalah Murarah 
bin Rabi'ah Al Amin dan Hilal bin Ummayah Al Waqifi.' Ka'ab bin Malik berkata: 'Kemudian 
mereka menyebutkan dua orang sahabat yang shalih yang ikut serta dalam perang Badar 
dan keduanya layak dijadikan suri tauladan yang baik. Setelah itu, saya pun berlalu ketika 
mereka menyebutkan dua orang tersebut kepada saya.' Ka'ab bin Malik berkata: 'Beberapa 
hari kemudian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk 
berbicara dengan kami bertiga yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Sejak saat itu, 
kaum muslimin mulai menjauhi dan berubah sikap terhadap kami bertiga hingga bumi ini 
terasa asing bagi kami. Sepertinya, bumi ini bukanlah bumi yang pernah saya huni 
sebelumnya dan hal itu berlangsung lima puluh malam lamanya.' Dua orang teman saya 
yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk itu kini bersimpuh sedih di rumahnya sambil 
menangis, sedangkan saya adalah seorang anak muda yang tangguh dan tegar. Saya tetap 
bersikap wajar dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Saya tetap keluar dari 
rumah, pergi ke masjid untuk menghadiri shalat jama'ah bersama kaum muslimin lainnya, 
dan berjalan-jalan di pasar meskipun tidak ada seorang pun yang sudi berbicara dengan 
saya. Hingga pada suatu ketika saya menghampiri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sambil memberikan salam kepadanya ketika beliau berada di tempat duduknya usai shalat. 
Saya bertanya dalam hati: 'Apakah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan 
menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam ataukah tidak? Kemudian saya 
melaksanakan shalat di dekat Rasulullah sambil mencuri pandangan kepada beliau. Ketika 
saya telah bersiap untuk melaksanakan shalat, beliau memandang kepada saya. Dan ketika 
saya menoleh kepadanya, beliaupun mengalihkan pandangannya dari saya.' Setelah lama 
terisolisir dari pergaulan kaum muslimin, saya pun pergi berjalan-jalan hingga sampai di 
pagar kebun Abu Oatadah. Abu Oatadah adalah putera paman saya (sepupu saya) dan ia 
adalah orang yang saya sukai. Sesampainya di sana, saya pun mengucapkan salam 
kepadanya. Tetapi, demi Allah, sama sekali ia tidak menjawab salam saya. Akhirnya saya 
memberanikan diri untuk bertanya kepadanya: 'Hai Abu Oatadah, saya bersumpah 
kepadamu dengan nama Allah, apakah kamu tidak mengetahui bahwasanya saya sangat 
mencintai Allah dan Rasul-Nya? ' Ternyata Abu Oatadah hanya terdiam saja. Lalu saya ulangi 
lagi ucapan saya dengan bersumpah seperti yang pertama kali. Namun ia tetap saja terdiam. 
Kemudian saya ulangi ucapan saya dan ia pun menjawab: 'Sesungguhnya Allah dan Rasul- 
Nya lebih mengetahui tentang hal ini.' Mendengar ucapannya itu, berlinanglah air mata saya 
dan saya pun kembali ke rumah sambil menyusuri kebun tersebut. Ketika saya sedang 
berjalan-jalan di pasar Madinah, ada seorang laki-laki dari negeri Syam yang berjualan 
makanan di kota Madinah bertanya, 'Siapakah yang dapat menunjukkan kepada saya di 
mana Ka'ab bin Malik? ' Lalu orang-orang pun menunjukkan kepada saya hingga orang 
tersebut datang kepada saya sambil menyerahkan sepucuk surat kepada saya dari raja 
Ghassan. Karena saya dapat membaca dan menulis, maka saya pun memahami isi surat 
tersebut. Ternyata isi surat tersebut sebagai berikut; 'Kami mendengar bahwasanya 
temanmu (maksudnya adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam) telah mengisolirmu 
dari pergaulan umum, sementara Tuhanmu sendiri tidaklah menyia-nyiakanmu seperti itu. 
Oleh karena itu, bergabunglah dengan kami, niscaya kami akan menolongmu.' Selesai 
membaca surat itu, saya pun berkata, 'Sebenarnya surat ini juga merupakan sebuah bencana 
bagi saya." Lalu saya memasukkannya ke dalam pembakaran dan membakarnya hingga 
musnah. Setelah empat puluh hari lamanya dari pengucilan umum, ternyata wahyu Tuhan 


pun tidak juga turun. Hingga pada suatu ketika, seorang utusan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangi saya sambil menyampaikan sebuah pesan: 'Hai Ka'ab, sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkanmu untuk menghindari istrimu.' Saya 
bertanya: 'Apakah saya harus menceraikan atau bagaimana? ' Utusan tersebut menjawab: 
"Tidak usah kamu ceraikan. Tetapi, cukuplah kamu menghindarinya dan janganlah kamu 
mendekatinya.' Lalu saya katakan kepada istri saya: 'Wahai dinda, sebaiknya dinda pulang 
terlebih dahulu ke rumah orang tua dinda dan tinggallah bersama dengan mereka hingga 
Allah memberikan keputusan yang jelas dalam permasalahan ini.' Ka'ab bin Malik berkata, 
"Tak lama kemudian istri Hilal bin Umayyah pergi mendatangi Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam sambil bertanya: "Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu sudah lanjut usia dan lemah 
serta tidak mempunyai pembantu. Oleh karena itu, izinkanlah saya merawatnya.' Rasulullah 
Shallallahu “alaihi wasallam pun menjawab: "angan. Sebaiknya kamu tidak usah 
menemaninya terlebih dahulu dan ia tidak boleh dekat denganmu untuk beberapa saat." 
Isteri Hilal tetap bersikeras dan berkata: 'Demi Allah ya Rasullah, sekarang ia itu tidak 
mempunyai semangat hidup lagi. la senantiasa menangis, sejak mendapatkan permasalahan 
ini sampai sekarang.' Ka'ab bin Malik berkata: 'Beberapa orang dari keluarga saya berkata, 
'Sebaiknya kamu meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah dalam masalah istrimu ini. 
Karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sendiri telah memberikan izin kepada Hilal bin 
Umayyah untuk merawat suaminya.' Ka'ab bin Malik berkata, 'Saya tidak akan meminta izin 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam persoalan istri saya ini. Karena, 
bagaimanapun, saya tidak akan tahu bagaimana jawaban Rasulullah nanti jika saya meminta 
izin kepada beliau sedangkan saya masih muda belia.' Ka'ab bin Malik berkata, 'Ternyata hal 
itu berlangsung selama sepuluh malam hingga dengan demikian lengkaplah sudah lima 
puluh malam bagi kami terhitung sejak kaum muslimin dilarang untuk berbicara kepada 
kami. Ka'ab bin Malik berkata: "Lalu saya melakukan shalat fajar pada malam yang ke lima 
puluh di bagian belakang rumah. Ketika saya sedang duduk dalam shalat tersebut, diri saya 
diliputi penyesalan dan kesedihan. Sepertinya bumi yang luas ini terasa sempit bagi diri saya. 
Tiba-tiba saya mendengar seseorang berteriak dengan lantangnya menembus cakrawala, 
'Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah! ' Maka saya pun tersungkur sujud dan mengetahui 
bahwasanya saya telah terbebas dari persoalan saya. Ka'ab bin Malik berkata, 'Kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengumumkan kepada kaum muslimin usai shalat 
Shubuh bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menerima taubat kami. Lalu orang- 
orang pun segera memberitahu kepada kami seraya mendatangi dua orang teman saya 
untuk memberitahukan kepada mereka berdua. Sementara itu, orang-orang dari Bani Aslam 
datang kepada saya dengan mengendarai kuda dan berjalan menyusuri gunung, sedangkan 
suara mereka lebih cepat dari kuda mereka. Ketika orang yang memberi kabar gembira itu 
telah datang kepada saya, maka saya pun segera melepaskan dua pakaian luar saya dan 
memakaikan kepadanya sebagai imbalan jasa pemberitahuannya kepada saya. Demi Allah, 
pada saat itu yang saya miliki hanyalah dua pakaian luar tersebut. Akhirnya saya meminjam 
dua pakaian (kepada seorang sahabat saya) dan langsung mengenakannya. Setelah itu, saya 
pun menghadap Rasulullah, sementara orang-orang berduyun-duyun menemui saya untuk 
memberikan ucapan selamat atas terkabulnya taubat saya. Lalu saya masuk ke dalam masjid, 
tempat yang biasa digunakan Rasulullah untuk duduk-duduk dan bercengkrama bersama 
para sahabat. Tiba-tiba Thalhah bin Ubaidillah berdiri dan berjalan mendekati saya serta 
menjabat tangan saya seraya mengucapkan selamat kepada saya. Demi Allah, pada saat itu 
tidak ada sahabat kaum Muhajirin yang berdiri untuk memberi selamat selain Thalhah. 
Perawi hadits berkata, 'Ka'ab tidak pernah melupakan penyambutan Thalhah tersebut." 
Ka'ab berkata: 'Lalu saya memberi salam kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang 


kala itu wajahnya terlihat berseri-seri. Tak lama kemudian beliau berkata: 'Bergembiralah hai 
Ka'ab, karena kamu mendapatkan sebaik-baik yang telah kamu lalui sejak kamu dilahirkan 
oleh ibumu.' Ka'ab berkata: 'Kemudian saya bertanya: 'Ya Rasulullah, apakah pengampunan 
untuk diri saya ini berasal dari engkau ataukah dari Allah? ' Rasulullah menjawab: 'Dari 
Allah". Sesungguhnya, manakala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang senang, maka 
wajah beliau terlihat bersinar bagai bulan purnama dan kami pun mulai memahaminya. 
Ka'ab berkata, 'Ketika telah duduk di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saya 
berkata; 'Ya Rasulullah di antara rasa syukur diterimanya taubat saya, maka saya akan 
menyerahkan sebagian harta saya ini sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-Nya.' 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menjawab: 'Hai Ka'ab, sisakanlah sebagian hartamu, 
maka yang demikian itu lebih baik untukmu." Akhirnya saya pun berkata, 'Baiklah. Saya akan 
menyisakan harta saya yang menjadi bagian saya di Khaibar.' Saya berkata, 'Ya Rasulullah, 
sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan saya hanya karena kejujuran 
saya dan di antara taubat saya adalah bahwasanya saya tidak akan berbicara kecuali dengan 
sejujur-jujurnya selama sisa umur saya. Demi Allah, saya tidak tahu ada seorang muslim yang 
di uji Allah dalam kejujuran ucapannya sejak saya ceritakan hal ini kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam hingga sekarang ini dan ia lebih baik daripada apa yang telah 
diujikan Allah kepada saya. Demi Allah, saya tidak ingin berdusta sejak saya ucapkan kata- 
kata ini kepada Rasulullah sampai sekarang. Selain saya selalu berharap semoga Allah 
memelihara saya dari kedustaan dalam sisa umur saya.' Ka'ab bin Malik berkata: 'Akhirnya 
Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Al Qur'an yang berbunyi: "Sesungguhnya Allah telah 
menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Anshar yang mengikuti Nabi 
dalam kesulitan setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah 
menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
kepada mereka terhadap tiga orang yang di tangguhkan penerimaan taubatnya hingga bila 
bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun terasa 
sempit serta mereka telah mengetahui bahwasanya tidak ada tempat untuk berlindung dari 
siksa Allah melainkan kepada-Nya. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka 
tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah Yang Maha Menerima taubat lagi Maha 
Penyayang. Hai orang-orang beriman, bertagwalah kepada Allah dan hendaklah kamu 
bersama orang-orang yang jujur.' (Os. At-Taubah (9): 117-119). Ka'ab berkata: 'Demi Allah, 
tidak ada nikmat yang telah di berikan Allah kepada saya, setelah Allah menunjukan kepada 
saya Islam, yang saya anggap lebih besar daripada kejujuran. Seandainya saya berdusta, 
maka saya akan celaka sebagaimana orang-orang yang telah berdusta. Sesungguhnya Allah 
Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan keburukan orang-orang yang berdusta ketika Allah 
menurunkan ayat yang berbunyi: 'Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama 
Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka. Maka 
berpalinglah kamu dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu najis dan tempat mereka 
adalah jahannam sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan 
bersumpah kepadamu supaya kamu ridla kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak 
ridla kepada orang-orang yang fasik itu.' (Qs. At-taubah (9): 95-96). Ka'ab berkata kepada 
dua orang temannya: 'Kita bertiga ini adalah orang-orang yang tertinggal dari kelompok yang 
telah diterima Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika mereka bersumpah, lalu beliau 
membai'at mereka dan memohonkan ampun untuk mereka. Ternyata Rasulullah 
menangguhkan persoalan kita hingga ada keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 
persoalan kita ini. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman: Dan 
terhadap tiga orang yang penerimaan taubat mereka di tangguhkan hingga bumi telah 
menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. (Os. At-taubah (9): 118). Ka'ab berkata, 


'Apa yang disebutkan Allah dalam ayat ini bukankah tertinggalnya kami dari peperangan, 
melainkan tentang ketidakikutsertaannya kami dari kelompok orang-orang yang bersumpah 
dan beralasan kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, lalu beliau menerima 
alasannya. 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam singgah di Hijr 
No 7 Dai 24 Sa 22547272% 8, ررد‎ Da GAP . ت ۶د‎ 2A ر ميجر ےو‎ 
SE ME PNS Kasa MG IE عبد اله بن محمد الجعُفي حد تتا‎ Ga 


r 


EEA NG Pan SAE A SENA مر رضي‎ 


Apa ITU‏ شوم Dana 0 DEES PAN F‏ و 
DA ASI‏ يڪم ما صاب م ÉEN AN ga SEE SESI‏ 


SI 


4067. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi Telah 
menceritakan kepada kami 'Abdur Razzaq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az 
Zuhri dari Salim dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhu dia berkata; Tatkala Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melewati Hijr, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
kalian memasuki tempat-tempat tinggal orang yang menzhalimi diri mereka sendiri kecuali 
kalian dengan menangis karena khawatir kalian tertimpa seperti yang menimpa mereka." 
Beliau kemudian menutupi kepalanya dan cepat-cepat pergi hingga melintasi lembah. 


NGANG هس‎ Kena ea وام‎ 2 < Pan 2222 Ae 2 a 5 22 يم‎ 
A 4 
La 


بے ر بور کا ا ره و 4 < A‏ 
رسو لاله صل EN‏ سام SIN JAN AAN PENA‏ 


Seto A < 

A 7 - 4 2 A? 
4 Ika أن مثل‎ 

4068. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami 
Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat beliau yang tengah melintasi Hijr 


(tempat kaum Tsamud, pent.): "Jangan memasuki mereka kaum yang disiksa kecuali kalian 
menangis, karena jangan-jangan kalian tertimpa seperti yang menimpa mereka." 


Eas > 72 NE 15‏ ىلاف <í‏ 2 1 ل کے ودع 2 MP LS‏ ناف د 


Pa 


G - 2 i PA PZA A 2 4 2 A 2 
BAN GAN إو ے ے‎ ZAH -A 9 WA PA PEE JA 12 a کر‎ 1 2475 A ZA 
لِبَعْضِ‎ aka gas الله‎ ea شعبّه قال‎ ga بيه المغيرة‎ NE MAA Na 
a a عدر هه م ور ديه‎ g2 PERAI روو > ص‎ 
9| ri . 7 2 م‎ Ae FE 4 2 - ام‎ 7 2 2I a Ia ING 
KE 3 Janah aga NIS 553 P3 JENIS حَاحَتهفقَم تأ‎ 


24173 212 ا kaga‏ در ر3 T PEE ITL „BA 2 K0‏ و 
Bab telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dari Al Laits dari 'Abdul 'Aziz bin‏ .4069 
Abu Salamah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Nafi' bin Jubair dari 'Urwah bin Al Mughirah dari‏ 
Bapaknya, Al Mughirah bin Syu'bah dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah‏ 
pergi untuk melaksanakan hajatnya. Maka aku pun menuangkan air untuknya. -‏ 


Sepengetahuanku bapakku berkata pada saat perang Tabuk-. Lalu beliau membasuh 
wajahnya, mencuci kedua lengannya, namun lubang lengannya sangat sempit. Maka beliau 
mengeluarkan tangannya dari bahwa pakaiannya. Kemudian beliau mencuci lengannya dan 
membasuh kedua khufnya. 


Pa 259,‏ وو ور ۶ 155 2313 2 2 22 22 975 و م2 1م ناف 2م هو 
و Z 4 7 P‏ عه 


و A4‏ يهو س قر رد لحل E A‏ 
ANA‏ اون 


آي يقال 


0 
.. 
PA 


4070. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad Telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Amru bin Yahya dari Abbas bin Sahal 
bin Sa'ad dari Abu Humaid dia berkata; "Kami pulang dari perang Tabuk hingga ketika kami 
sudah sampai di Madinah beliau bersabda: "Inilah kota yang baik. Dan ini adalah gunung 
Uhud yaitu gunung yang mencintai kita dan kita pun mencintainya.' 


ea PA AT PERASAAN AAA 


P a 


uU iL aab P SE SAI 

P AÂ Anie A‏ )رر 2.42 Na aT Ga‏ فا 
As‏ ال sa a MAGNA e SEN‏ 
حبس LA‏ 


4071. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tatkala kembali dari perang 
Tabuk dan sudah mendekati Madinah, beliau bersabda: "Sesungguhnya di dalam Madinah 
itu ada sekelompok kaum, yang tidaklah kalian menempuh perjalanan dan tidaklah kalian 
menyebrangi lembah kecuali mereka diikutsertakan bersama kalian dalam ganjaran." 
Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah mereka berada di dalam Madinah? ' Beliau 
menjawab: "Mereka di Madinah karena mereka terhalangi oleh udzur". 


Bab: Surat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam kepada Kisra dan Oaishar 


و 


AE ANA en بر‎ FA SAS GAN SAS 
ál srs AS سکم بعت ب‎ ANE صل‎ NG gan WIN MELANIE 


NS ین إل‎ Adab AAS, SAN BENANG & Kea 


GA 
< ق ر رر‎ 


AP ag 22 ولا اا و‎ D Pei D 7 NGANG قحست‎ 


4072. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin 
Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab dia berkata 
Ubaidullah bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas telah 


mengabarkan kepadanya, Sesungguhnya Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah 
mengirimkan suratnya kepada Kisra yang diantar oleh Abdullah bin Hudzafah As Sahmi, 
beliau menyuruhnya agar menyerahkannya kepada pembesar Bahrain, lalu ia 
menyerahkannya kepada pembesar Bahrain setelah itu dia sampaikan ke Kisra. Setelah 
membacanya, ia merobeknya. Saya mengira Ibnu Syihab berkata: "Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akan untuk mereka agar mereka dicabik-cabik dengan 
sehancur-hancurnya." 


DAA IKA PENIS pe ANE AS LA 3 Mn 
Ka JIE AN بأَصْحَابٍ‎ SI NIS امال مَل بَعْدَما‎ sa ك‎ 


A 


م ر ره 


EE NG ras SA ANEN 


رسو NG‏ صل ايهو سلمأ 
م 2 و A‏ 

3 هامر‎ AN 
4073. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam Telah menceritakan kepada 
kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah dia berkata: Sungguh Allah telah memberikan 
manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, -yaitu 
pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu 
aku ingin berperang bersama mereka.- Dia berkata; "Tatkala sampai kepada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak 
perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika 
dipimpin oleh seorang wanita." 


mA A 2% r g 2 هم‎ >” 1 2 ECS 

SSS) Path PARA AAA PN as NI GAMA CEK Pap KA EA Ni 

akak NG aka IPA SAI AA 
BA! 


4074. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dia berkata; Aku mendengar Az Zuhri dari As Saaib bin Yazid berkata; Aku ingat 
bahwa aku pernah keluar bersama anak-anak ke bukit Wada' untuk menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Sufyan berkata di Hadits yang lain dengan lafazh; 'ma'a shibyan.' 
(bersama anak-anak). 


7 


BEN EL AI San PENA محمد‎ SANA SAS 
2755558 anakan GS ea sa Je GN AE 


4075. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari As Saaib aku ingat bahwa aku pernah keluar bersama 
anak-anak menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ke bukit wada' setelah beliau pulang 
dari perang Tabuk. 


Bab: Sakit dan wafatnya Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam 


Ál: لرن ڪب ارعن‎ aii ag گیل عن‎ ANG E 

A 2 

daaa 2 KAN IA Ls As ر بِنْتِالْحَارِتْقَالَتَمَعِعَتُ‎ 04 AA 1 ELKE عباس رضي‎ 
Pai حَتَّى‎ KIE BER Lg 


4076. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abdullah bin Abbas 
radliallahu 'anhuma dari Ummu Fadl binti Al Harits dia berkata; "Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pada waktu shalat maghrib membaca surat Al Mursalat. Setelah 
itu beliau tidak shalat lagi bersama kami hingga beliau wafat." 


EN EA A3 NASA na‏ سيد بن جُبور NE‏ عباس قال كَانَعْمَرُ بّنُ 


GEN JENANG Sk NE فال‎ MEA RELA AAN 
A 2: 57 A 


JAN رسو‎ JA TE a Slik Gs KIA Maa 
KASAN) ANU JEMAAT 5 ak 


4077. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ar'arah Telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ionu Abbas dia berkata; Umar bin 
Khaththab radliallahu 'anhu pernah mendekatiku. Maka Abdurrahman bin Auf berkata 
kepadanya; Sesungguhnya kita juga punya anak-anak sepertinya. Umar menjawab; kamu 
sendirikan tahu siapakah Ibnu Abbas. Lalu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat; 
"Apabila pertolongan dan kemenangan Allah telah datang.(OS. Alfath 1-5) " Ibnu Abbas 
menjawab: "Ajal Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah memberitahukan kepada beliau 
bahwa dia telah datang kepadanya." Umar berkata, 'Aku tidak tahu tentang ayat itu kecuali 
apa yang kamu ketahui." 


oma SI 33 MA SATA Ia Sana NUR ا‎ AIA AA EN AMA LP 
ll gais sala ahei A tina AN 


PASE A oala NGE تتا‎ ie HN ESAI Las 
Fa ÁJ َوْصَاهم بتكا‎ aaa E PU TA عَلَيهِ قكَالَدَعُو‎ 33 


TEH LAM pia وأ جوزو‎ Ai ata ES 
Ai 


4078. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Sulaiman Al Ahwal dari Sa'id bin Jubair dia berkata; Ibnu Abbas berkata; "Ingatkan kalian 


hari kamis, dan ingatkan kalian hari kamis itu?" "Pada hari tersebut sakit Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam semakin parah, lalu beliau berkata: "Kemarilah, aku tuliskan 
untuk kalian sebuah surat, sehingga kalian tidak akan tersesat setelahnya selamanya." 
Namun mereka berselisih, padahal tidak pantas ada yang berselisih di dekat seorang Nabi. 
Mereka berkata; "Bagaimana keadaan beliau, apakah beliau mengigau? hendaknya kalian 
tanyakan kembali kepada beliau." lalu mereka pergi dan menyakannya kembali. Maka beliau 
bersabda: "Tinggalkan aku, keadaanku sekarang lebih baik dari pada apa yang kalian kira." 
Beliau mewasiatkan tiga hal, beliau bersabda: "Usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah 
Arab, dan perlakukan utusan sebagaimana saya memperlakukan mereka." Tetapi Sa'id tidak 
menyebutkan wasiat yang ketiga, atau dia mengatakannya namun aku lupa.' 


» & 22 24 س م و ارو‎ PINs 7 دمع رودم‎ 2 215 Aa Pap 0 57 NA BAN 

حد تتا عل يبن عبد اله ES‏ عبد الرزاق ا خب ر Pa NAK SEE JANGE Kasa b‏ 
2“ 2 واه Ra - DANG AL - az‏ رر 000 

AES ALA SOLE ANA 1 pa 02 و رر‎ Una DANG 

ALA Be JUA تسلو‎ NS sêla | gak bka gak 5 LAJU 


< سم‎ 2? r 


535 سه م 2 ورد 2م‎ 72 LA م ر‎ 25 E y 
LI SEN LT AS جهو عند‎ MAAN a 


Cm 


A - 2 
ANA? عور دير وة بعلم‎ aan TK ANG Ê Taka A وم‎ 1 PER EA 
BS MEI AAA PAS كتابًالا تض لو‎ IL 3 بوا ب‎ BISA AA yana 


Ig 
AA 0006 


AN Sa‏ الا حتاف قال 2 NGNE NG ga sêka a EN LAB‏ يول 
هو E EE TAn aa GA‏ ل 6 د ” مومه 0 ATANG Ge?‏ 
E NG GEA‏ کل الرَّزِيدَمَاحَالَبَينَرَسُو ل اله صل NGALANG n ea aE‏ 

Ai a GA 


4079. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazaq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; Ada beberapa orang 
lelaki di rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau menjelang ajalnya, beliau 
bersabda: "Kemarilah, aku akan menulis sebuah tulisan (pesan) kepada kalian, sehingga 
kalian tidak akan tersesat setelahnya." Sebagian mereka berkata; 'Sesungguhnya rasa sakit 
telah mempengaruhi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kalian memiliki Al Qur'an, 
maka cukuplah Kitabullah bagi kita. Maka orang-orang yang di rumah itu berselisih, dan 
berdebatlah mereka, di antara mereka ada yang berkata; mendekatlah, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam akan menuliskan sesuatu kepada kalian. Dan di antara mereka 
ada yang menolaknya. Maka ketika terjadi banyaknya keributan dan perselisihan, sementara 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dikerumuni, beliau bersabda: "Pergilah kalian dariku." 
Ubaidullah berkata; Maka Ibnu Abbas berkata; 'Sungguh ini musibah segala musibah, tidak 
ada kesempatan bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan menuliskan pesan untuk 
mereka karena perselisihan dan keributan mereka." 


كم رہ ول ةم به NEO A 2% l‏ ود 22A‏ و تو ena‏ ار ار z2‏ م 
حَدَتْمَايسَرَةبْنْصَفْوَانَ AA ES GE EA EN AB AN SIS ANA‏ 


g 


رضي SS Kig YENG A ra erat EN be LAM LA‏ فيه 


BILA NY BAL sen, sisa JS ESA Peri 
Em Sans ai KAN Naba 6 1G pehn YAA 0 


4080. Telah menceritakan kepada kami Yasarah bin Shafwan bin Jamil Al Lakhmi Telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Bapaknya dari Urwah dari Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata: "Ketika Rasulullah sakit yang menyebabkan beliau meninggal, 
beliau memanggil Fathimah. Beliau membisikinya dan ia pun menangis, lalu beliau 
membisikinya dan ia pun tersenyum. Aisyah berkata: "Saya bertanya kepada Fathimah; 'Apa 
yang dibisikkan oleh Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam kepadamu. ia menjawab: "Beliau 
berbisik kepadaku dan memberitahuku perihal kematiannya, aku pun menangis. Kemudian 
beliau berbisik kepadaku dan memberitahuku bahwa saya adalah orang yang pertama kali 
mengikutinya dari keluarganya maka aku pun tersenyum." 


Domba puan ea macan جد‎ IE KE AS a حَدَدْنِي محمد‎ 
KP kala sel اللي صل اله‎ ANA ي‎ Ba PETA 


A BARANG 


: METE La SI BAR 3555 فيدق‎ SEN 


4081. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Gundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'ad dari Urwah dari Aisyah dia 
berkata: Aku pernah mendengar bahwa seorang nabi tidak akan meninggal hingga dia di 
suruh memilih antara dunia dan akhirat. Aisyah berkata; Kemudian ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sakit yang menyebabkan kematiannya, aku mendengar beliau menuturkan 
dengan terputus-putus, beliau bersabda: "Bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat 
kepada mereka, baik dari para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, 
dan orang-orang yang shalih dan mereka itulah sebaik-baik teman." Aisyah berkata: "Aku 
mengira pada waktu itulah beliau diberi pilihan." 


Lena کا‎ 


kasak Nyo NG NGNE gê 65 Anne KAA SIS AL SS 
BN NG si الذي مات فِيوِجَمَلَ‎ AI 


4082. Telah menceritakan kepada kami Muslim Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Sa'ad dari Urwah dari Aisyah dia berkata; "Tatkala beliau sakit yang menyebabkan 
kematiannya, beliau bersabda: "Ar Rafiigul A'laa." (Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku 
yang tertinggi)." 


4 AG 


PERAS 33 ل اخم عرو‎ WG YA arak 2 Ag KAYU pi Ki 


Pa 
4 
AS arRo 7 MA KG MA Za „425 41.8 - 22 کا و و‎ A ر‎ 
FAN بض تبي قط حَتّى يَرَى مَفْعَدَهُمِن‎ مل٥‎ SI الله َدوَسَلَّم وَهُوَ صَحِيعٌ يَقُو‎ NI رَسُو‎ 
و ر‎ Aa Te 2 و ار ا ر‎ A 
شحص‎ 3 ERPS عل‎ saih وَحَضَرَ‎ Mala A3 YA 


A 


NGANG aa Hi 33 a‏ فيق Tiii JAN‏ يُجَاوِدُ TIIE‏ يادي گان 


A 


4083. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika beliau masih sehat: "Tidaklah 
seorang nabi diambil nyawanya, hingga di perlihatkan terlebih dahulu tempat duduknya di 
surga. Lalu di suruh memilihnya." Tatkala beliau sakit dan ajal menjemputnya, yang pada 
waktu itu kepala beliau berada di paha Aisyah, beliau pingsan. Setelah beliau sadar, beliau 
mengalihkan pandangannya ke atap rumah kemudian bersabda: "Ya Allah, sekarang aku 
memilih kekasihku yang tertinggi." Aku berkata; 'kalau begitu beliau tidak akan bersama kita. 
Maka aku pun mengerti bahwa ucapanya itu adalah perkataan yang pernah beliau 
sampaikan kepada kami ketika beliau masih sehat.' 


KAM EM é all ENEE Pn Jt GE NENG AA SS 
AANE AAAA BIAN ناي یکر‎ ea 
aiaa الوا‎ AA LN SN ARA SIN ya TA) 
00 Aga AN طيقل الي صل‎ tah 
Sala yaa PAN AAA ASIA عد‎ De فده‎ as حش‎ GN EN A 


4 
0. 


b SLS KE وكات‎ AK لكل‎ ana 


LA 
A 
PGA Aa PWA 
3 
Pi 


صبعه 


4084. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah menceritakan kepada kami Affan 
dari Shakhr bin Juwairiyah dari Abdurrahman bin Al Qasim dari Bapaknya dari Aisyah bahwa 
ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersandar di dadaku, Abdurrahman bin Abu 
Bakr masuk ke rumah sambil membawa kayu siwak yang biasa dia pakai. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pun melihat kepadanya. Aku berkata kepadanya: 'Berikan siwak 
itu kepadaku wahai Abdurrahman! ' Lalu dia memberikannya kepadaku. Kemudian aku 
bersihkan, dan aku kunyah setelah itu aku berikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Beliau pun bersiwak dengannya. Aku tidak pernah melihat sebelumnya beliau 
bersiwak sebaik itu. Setelah selesai, beliau mengangkat tangannya, atau jarinya seraya 
berkata: 'Arrafiigul A'laa, Arrafiigul A'laa (Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang 
tertinggi sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi) sebanyak tiga kali. Lalu beliau 
wafat. Aisyah berkata, 'Beliau wafat di antara dagu dan tenggorokanku.' 


و 


کا ا الخو اعد کر ا ا NG AE SAN a‏ 


pa 


A DA GEA Sa A A Pua 


ال sia‏ فيه فقت rak JE ah‏ دات الي كَانَينْفِثُ 
وا AN Katon‏ صل Ke laga: IE‏ 


4085. Telah menceritakan kepadaku Hibban Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah 
mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; Telah mengabarkan 
kepadaku Urwah bahwa Aisyah radliallahu 'anha mengabarkan kepadanya: Apabila 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sakit, beliau tiupkan pada dirinya surat-surat 
mu'awwidzaat dan beliau usapkan dengan tangannya. Maka tatkala beliau sakit yang 
menyebabkan beliau meninggal, kutiupkan pula kepadanya surat-surat Mu'awwidzat dan 
kusapukan tangannya ke tubuhnya. 


PEN ESA Lam Sis بن مخ تار‎ PA Sisa : Ka 


LA 


KENAA NE PASA AG eka gala AY jani 2 ELANG KAI N 
2 7% - 2 PI 21١ م‎ 4 5 
تي و ألجقنِي بالرَفيقِ‎ ANAN مسد ٳ طهر يفول‎ 


4086. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami 
Abdul 'Azid bin Mukhtar Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Abbad bin 
Abdullah bin Zubair bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya; dia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata sebelum beliau wafat di pangkuan Aisyah dan ia pun 
mendengar ucapan beliau; "Ya Allah, Ampunilah aku, berikanlah rahmat kepadaku dan 


1" 


pertemukanlah aku dengan kekasihku! 
“as PA AENG 7 ERLAR f ےت‎ 2 4 
IN Sea ai P 7 Ie BA baka 


PPP NGA editan png ale Par DI NGENE í 
557 Ket GE BEN PE مَسَا جات‎ ar 


4087. Telah menceritakan kepada kami As Shalt bin Muhammad Telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Hilal Al Wazzan dari Urwah bin Jubair dari Aisyah radliallahu 'anha 
dia berkata: Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sakit -yang beliau tidak bisa bangun dari 
tidurnya- beliau bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi, mereka menjadikan kuburan 
Nabi-Nabi mereka sebagai masjid." Aisyah berkata: kalau bukan karena sabda beliau, tentu 
aku akan menampakan kuburan beliau, namun aku takut dijadikan sebagai masjid." 


دتا RO‏ غ LA Li‏ عُقَيَل عن ائ ن PANGSA NAS‏ سن 


Sedan nak éh Kn San A Sa‏ لا 


A ISL 4 ASN TEE EA £ AA‏ ج وهو A‏ هو Nan‏ جين 


دع و دو 


PA 9 A 
0 as LK Z AA tar 27 2 gate اقم‎ : {> ١ 4 
SELESAI AN وَبَينَرَجُل‎ Aa KE 3 MEN PIN 33 


NGA BEAR Nas ETS EA KEBAL 


4 
07 
Buda | 


فلتلا قال ابر“ “si‏ هو NANA SE‏ گاکٽ EN Ja Sa sc‏ 9 3 7 م تحدث 
SA $ SE ka sale KAA‏ بهو Be Bata Nga RIAS‏ 
كل أو A NG iai ng LA Apes‏ 


IM A 7 


UG HPS Gesa Ka) WEAS SENA 


pissada 


4088. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair dia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits dia berkata; Telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Sihab Telah 
mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa 'Aisyah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Saat Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam sakit 
dan semakin parah sakitnya, beliau meminta izin kepada istri-istri beliau untuk dirawat di 
kediamanku lalu beliau diberi izin. Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam keluar dengan 
dibopong oleh Al 'Abbas dan seorang lelaki lain, kedua kaki beliau tertatih-tatih di atas 
tanah. Ubaidullah berkata; Aku mengabarkan 'Abdullah tentang yang dikatakan Aisyah. 
Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku: Tahukah kamu siapa lelaki yang satunya itu? 
Aku menjawab; 'Tidak.' Ibnu Abbas berkata; Dia adalah 'Ali bin Abu Thalib. Aisyah -istri 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bercerita; Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke rumahku dan sakitnya semakin parah. Beliau bersabda: "Berikan 
kepadaku air dari tujuh bejana yang belum dibuka ikatannya, barangkali aku dapat berpesan 
kepada orang-orang." Maka kami pun mendudukkan beliau di sebuah ember besar milik 
Hafshah -istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.- lalu kami segera menuangkan air dari bejana 
itu kepada beliau hingga beliau mengisyaratkan kepada kami, bahwa beliau telah selesai. 
Aisyah berkata; kemudian beliau keluar untuk shalat bersama kaum muslimin dan 
menyampaikan khutbahnya kepada mereka. 


LAN pk AI 


| a a aal D دِوَالتَصَارَ‎ Gg kar 


4089. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya), telah 
mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Aisyah dan Abdullah bin 
Abbas berkata: Saat turun wahyu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
menutupkan secarik kain ke wajahnya, dan saat beliau mulai merasa sesak kami 
membukakannya, lalu beliau bersabda: "Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani, 
mereka menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid." "Beliau memperingatkan 
Siapa saja yang berbuat seperti mereka." 


LA LA 
eh A A ع و سدم‎ 


Ea Oa IAS KE ISI PA AAN IE ea ASN 


۰ 


Au - 5 7 BA PA Pd 43 A کاو ركو‎ 0 op 5 224 
NGESENG a SEE 3 A33 ai هلم‎ NA 


LEK NA يرك‎ A 


Peran Paka BA Ja 3 ba SEMASA يقو‎ 


aga z Na MEI وَأَبُو مُوسَّى وَابَنُعَبَّاسِرَضِيَ‎ LEAN 


4090. Telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bahwa 'Aisyah berkata, Aku selalu 
memeriksa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Tidak ada yang mendorongku untuk selalu 
memeriksa beliau kecuali karena aku cemas orang-orang belum menyukai seseorang yang 
menggantikan kedudukan beliau sepeninggal beliau nanti. Aku khawatir tidak ada orang 
yang menggantikan beliau, selain orang-orang hanyalah akan merasa pesimis terhadapnya. 
Karena itulah, aku ingin agar Rasulullah segera memalingkan tugas itu dari Abu Bakr. 
Diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar dan Abu Musa dan Ibnu 'Abbas radliallahu "'anhum dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


Sen o من‎ ae ابن‎ SA LAN SI AP YU ANG 


444 


KI Siti PING, 56 LA sala sae, E aé 


4091. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibnul Had dari Abdurrahman bin Al Oasim 
dari Bapaknya dari Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam wafat 
sedangkan beliau berada di antara dagu dan leherku. Maka setelah wafat beliau, selamanya 
aku tidak pernah takut dengan pedihnya kematian siapapun.' 


Kana DAA Dr رج قا‎ f < NGE Pa Ga sila 
PANEN تيس عترم‎ a مالك أَحَدَ‎ E گا‎ ba Batasi a 

dela gal NENAS : KE بنا ي طالپ رضي‎ SALIM ng HA Et 
SANG kasak EN SA 2 LAI LNG AN NG ana وجوه اَي‎ 
BI CASE AGAN GG si SIS BANA ae Ak KA ANANA Sa 


Aini ASEAN ie ينو‎ Bak a يهو‎ a WAN Aa SEN 


£ 


KE AA 3 PAI SL CENAR PAES NARE EATE 


- 4 LA Pd 2 R 


AA KAA Si SEL E JUS E E a 
desi SAI dái h Saas 


4092. Telah menceritakan kepadaku Ishaq Telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin Syu'aib 
bin Abu Hamzah dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Az Zuhri dia 
berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ka'ab bin Malik Al Anshari, -Ka'ab 
adalah salah satu dari tiga orang yang di beri ampunan.-bahwa Abdullah bin Abbas telah 
menceritakan kepadanya; Ali bin Abu Thalib keluar dari menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam saat beliau sakit yang menyebabkan kematian beliau, orang-orang bertanya; 
"Wahai Abu Hasan, bagaimana keadaan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam?" la 
menjawab, "Alhamdulillah beliau sudah sembuh." Ibnu Abbas berkata: Abbas bin Abdul 
Muththalib memegang tangannya dan berkata: "Demi Allah, tidakkah kamu lihat tiga hari 
lagi? sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam akan wafat karena sakitnya ini. 
Sesungguhnya aku mengetahui wajah bani Abdul Muththalib ketika menghadapi 
kematiannya. Mari kita menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, lalu kita tanyakan 
kepada siapa perkara (kepemimpinan) ini akan diserahkan? Jika kepada (orang) kita, maka 
kita mengetahuinya dan jika pada selain kita maka kita akan berbicara dengannya, sehingga 
ia bisa mewasiatkannya pada kita." Lalu Ali radliallahu 'anhu berkata: "Demi Allah. Bila kita 
memintanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu beliau menolak, maka 
selamanya orang-orang tidak akan memberikannya kepada kita. Karena itu, demi Allah, aku 
tidak akan pernah menanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


كد نكا LA Lu ag KE en‏ ابن ضها ب قال ws, HAN BA‏ 
33 جح السو ياه مو نزيو يوم الا تن و MA NIS KA‏ 


PAN إو ون فون‎ ARA AA تیار‎ Sila yaa PAN ANN و لله صل‎ 


3 SAM TA Pem A بكر عل قال الف‎ 0 


“ IM r 


BEN AE Ai ke tks Ka KE ANAS SENJA A 


LEAN 


“ 


P LA 


SARS ASIAN Parang: KI الله صل‎ Pa MG a 
PEN) 


4093. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair dia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits dia berkata; Telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab dia 
berkata; Telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa ketika kaum 
muslimin melaksanakan shalat fajar pada hari senin dengan di imami Abu Bakr, tidaklah ada 
yang mengagetkan mereka kecuali karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menyingkapkan tirai Aisyah. Lalu beliau melihat mereka yang pada waktu mereka sedang 
berbaris di shaf shalat. Beliau pun tersenyum puas. Kemudian Abu Bakr mundur ke belakang 
untuk bergabung dengan shaf karena ia menduga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
keluar untuk shalat. Anas berkata; Kaum Muslimin pada waktu itu merasa tergoda shalatnya 
karena gembira dengan kedatangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Namun 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya kepada mereka 
agar mereka menyempurnakan shalatnya. Kemudian beliau masuk kamar dan menutup 
tirainya lagi. 


رو ر A‏ 


عَم رو ENENG GAN A aN‏ ا سول ال صل اله 


Dena 3‏ 
Pa‏ كس اب حت ررس م 


و رر و م “و ر ر .2 á PA‏ 
PAN‏ يو مي g PEG PAN‏ کر يقي ور بقووند َوه 
Z A‏ 


کل عا Se RM‏ السو الكو اشد sa‏ الله مل EN Sta Gal‏ ا <Í‏ 


مره وس و 2 


AL‏ و سس vۅږڃ‏ عه 


2 
A‏ <( 335 سر سه و2 ر و 0 


AAS يذج‎ te akah SADA أۇ‎ Sesi AYAT بر اسه‎ Aa 
34 2 ربراسه نعم‎ 


SENI SER SAN Ka ANA َيَمْسَحسِمَاوَجَهَهُيَة‎ 
ا قبطيو مالك هذه‎ 


4094. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Ubaid Telah menceritakan kepada 
kami 'Isa bin Yunus dari 'Umar bin Sa'id dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abu 
Mulaikah bahwa Abu 'Amru Dzakwan budak "Aisyah telah mengabarkan kepadanya bahwa 
'Aisyah pernah berkata: Diantara nikmat yang Allah berikan kepadaku adalah bahwa 
Rasulullah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam diwafatkan di rumahku, pada hari giliranku 
dan beliau pada waktu itu berada di antara dagu dan leherku. Dan sesungguhnya Allah telah 
menyatukan air liurku dengan air liur beliau ketika beliau wafat. Pada waktu itu 
Abdurrahman masuk ke rumahku seraya membawa siwak. Sedangkan aku pada waktu itu 
lagi bersandar kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian aku melihat beliau 
melihat kepadanya. Aku tahu kalau beliau menyukai siwak. Maka aku katakan kepada beliau: 
'Aku ambilkan untukmu. Beliau memberi isyarat dengan mengangguk. Lalu aku berikan 
kepada beliau. Namun siwak itu terasa kasar bagi beliau. Maka aku katakan: aku lembutkan 
siwaknya. Beliaupun mengangguk. Lalu aku menghaluskannya. Setelah itu aku berikan 
kepada beliau. Di antara kedua tangan beliau ada sebuah kaleng atau ember kecil, -Umar 
merasa ragu- di dalamnya ada air. Lalu beliau memasukan kedua tangannya ke dalam kaleng 
tersebut lalu mengusapkannya ke wajah beliau seraya berkata; Laailaaha Illallah 
sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat (mabuk). Kemudian beliau menegakkan 
tangannya seraya berkata: Arrafiigul A'laa hingga beliau meninggal dan tangannya pun 
terjatuh lemas. 


SEE EA KAA AS 7 سَيَمَان‎ ARI Jne SA = 


َو و PA‏ 
ع A‏ عدا مده 


KN E Basa gas PAN ata Li ja SENAI LEH 


9 


D LAA y pia 3 A Z z 
مَاتَعِنَدَهَاةً‎ Panen aa Ka EE aga E 


E 
Gin 
2 


Gy MASA Tn 


2 2 2 : 0 . 1 A Z 2 a. 74, 
SAS an ai 2 الي کان يدور عَيّ فيوفي‎ d ISS عاش‎ 


GA, A 22A رس‎ Gao Penis NG BUTA a aA 1 
Aa اسك به قَتظر‎ AI Soio ME JEE يقي‎ jais وَحَالط‎ 


28 7 
a | 


KAP AS aa ANG a MEA السو‎ aha MELISA sa صَل‎ 
< í 2 8 2 يور‎ 8 PRS >” ّم‎ 
SIA) Anda sa بهو‎ AANG AN SAE صل‎ NG al 
4095. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata: Telah menceritakan kepadaku 
Sulaiman bin Bilal Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah Telah mengabarkan 
kepadaku Bapakku dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sakit yang menyebabkan kematiannya, beliau bertanya: 'Besok aku di mana, besok 
aku di mana? -beliau mengatakannya karena beliau ingin di rumah Aisyah.- Maka istri-istri 
beliau yang lainnya mengizinkan beliau untuk tinggal di rumah yang beliau kehendaki. 
Akhirnya Rasulullah tinggal di rumah Aisyah hingga beliau wafat di sisinya. Aisyah berkata: 
'Beliau meninggal bertepatan dengan giliran beliau di rumahku. Allah mencabut nyawanya 
sedangkan pada waktu itu kepala beliau berada di antara dada dan leherku. Dan 
mencampurkan air liurku dengan air liur beliau. Aisyah berkata; 'Pada waktu itu 
Abdurrahman bin Abu Bakr masuk ke rumah sambil membawa kayu siwak yang biasa dia 
pakai. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melihat kepadanya. Aku berkata 
kepadanya: 'Berikan siwak itu kepadaku wahai Abdurrahman! ' Lalu dia memberikannya 
kepadaku. Kemudian aku bersihkan, dan aku kunyah setelah itu aku berikan kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Beliau pun bersiwak dengannya sambil bersandar di 
dadaku." 


35 E E و4‎ ta 0 (9 2 م‎ ds z 93 د‎ 255 2 A 34 و و‎ 253, 


41-2 م Gya‏ ور 21744 ل pe. Seni‏ رر ر 2 2 .216 Ato‏ 


th NU AM PA ر‎ A 4 MAA Aa LR م‎ SAT - ر‎ 
JÊNG II A قال‎ LAN اسه إلى‎ G3 عو‎ Ea ص‎ AS 38 
3 


PA‏ 2 4 و 4 g D Pd‏ م 

2 وء . ON REA AG ega A‏ 22 4 † باو 

ومر AS‏ نبنا يب / وقي يِه جر يد ةر طبه فتظر اليه التب a Jo‏ فظنت NG‏ 
nd 0 Sg‏ 


و 


2 2 4 عر م وو 9 ےر 2 Z 4 s4‏ 
ziz -‏ فا 4 Ke BALI"‏ قرو AG A‏ اکاک ۰ ما كا BEA‏ 
3 2 خدتبافمضغت _رَاسَهاوَ نفضتها فعتبا a)‏ تنبا خسن eta‏ 
2 


Gt -22 2 2. s TE ham 1 .. A? 3G SA و‎ 21x. NUN 21 ENG KANG 
SIS a مِنَيَدِهِفْجَمَعَ اللَهبَينَرٍ يقي و ر يقهفي آخر‎ ik تاو لني‎ 


ka 
Y 
N 


Ga 
4096. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari "Aisyah radliallahu "anhu dia 
berkata: "Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam meninggal di rumahku, pada hariku dan 
berada antara dada dan kerongkonganku." Salah seorang dari kami membacakan do'a 
untuknya dengan do'a yang biasa dibacakan untuk orang sakit. Aku pun ikut mendoakannya. 
Kemudian beliau mengangkat pandangannya ke langit dan mengucapkan: 'Arrafiigul A'laa, 
Arrafiigul A'laa (Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tertinggi, ya Allah, sekarang 
aku memilih kekasihku yang tertinggi).' Lalu Abdurrahman bin Abu Bakr masuk dengan 


membawa kayu siwak yang masih basah. Nabi pun menatapnya, saya mengira beliau 
memang membutuhkan siwak tersebut. Aisyah berkata, "Maka aku mengambilnya, 
mengunyahnya, mengibas-ngibaskannya, dan membaguskannya, kemudian aku berikan 
kepada beliau. Lantas beliau membersihkan giginya dan belum pernah aku melihat orang 
yang membersihkan giginya sebagus yang beliau lakukan. Setelah itu beliau memberikannya 
kepadaku namun jatuh (lepas) dari tangannya. Segala puji bagi Allah yang telah 
mengumpulkan antara air liurku dengan air liur beliau pada hari-hari terakhir beliau di dunia 
dan pada hari-hari pertama di akhirat kelak." 


NE PAN TEE KE 3 ES SA 
na sa PES inn ga BISA رضي‎ SONGS 
era MA [eá Ii AE IS UI 

HERAN SES Kdi agi sk ai 
aa a ملسف ار‎ Mu 36 Sh NIE KOTA PA FA 
SNG sales at g SANG Éis AI 
ara LAN YAAA ai in PSA SG NIS AS 23 
d NASA قال ا‎ ANN GANGA ea ia مُحَمَّدَاكَدْمَاتَوَمَنَ‎ 
Bepe Asa ANA يوقاو‎ SEA SI aga E 


Haa ALS ينو‎ AL AAA Na Ws S MS 


2 


Na BA 


r 


SE AB jab SARA Kue 2 LAN | sebaa je‏ حَنَّى 
E‏ لأر جوتت 2432{ تلاهَاعَل Sua saii ANE ZA NI AGE‏ 


4097. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah 
bahwa 'Aisyah telah mengabarkan kepadanya: 'Abu Bakar datang dengan menaiki kuda dari 
rumahnya -di As-Sunuh- hingga ia turun, lalu masuk ke masjid dan tidak berbicara dengan 
orang-orang, hingga menemui Aisyah lalu dia mengusap Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam yang telah ditutup dengan kain bermotif dari Yaman, kemudian ia membuka tutup 
wajahnya, memeluknya, menciumnya dan ia menangis. Abu Bakr berkata: "Demi Bapakku 
sebagai tebusannya, demi Allah! Allah tidak akan mengumpulkan atas diri engkau dua 
kematian selamanya, adapun kematian yang telah Allah tuliskan atas diri engkau, sungguh 
engkau telah menjalaninya." Az Zuhri berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Abu 
Salamah dari Abdullah bin Abbas bahwa Abu Bakr datang ketika Umar sedang berbicara di 
hadapan orang banyak. Lalu Abu Bakr berkata: Duduklah wahai Umar, namun Umar tidak 
mau duduk. Orang-orang pun mengalihkan pandanganya kepada Abu Bakr dan 
meninggalkan Umar. Abu Bakr berkata; Amma Ba'du, Barang siapa di antara kalian yang 


menyembah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, maka sungguh Muhammad telah 
wafat. Dan barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah 
maha hidup dan tidak akan mati. Allah berfirman: "Muhammad itu tidak lain hanyalah 
seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah Jika dia 
wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barangsiapa yang berbalik ke 
belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah 
akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur." (OS. Ali'lmran 144) Umar 
berkata: Demi Allah, sepertinya orang-orang tidak tahu bahwa Allah telah menurunkan ayat 
ini. Hingga ketika Abu Bakr membacakannya mereka memperhatikannya. Dan tidaklah aku 
mendengar setiap orang kecuali dia ikut membaca ayat tersebut. Dan Telah mengabarkan 
kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa Umar berkata: 'Demi Allah, aku baru tahu setelah 
mendengar dari Abu Bakr, hingga aku pun bergetar dan kedua kaki tidak tahan berdiri, aku 
pun terjatuh ke bumi ketika mendengar bacaannya, dan aku baru sadar bahwa nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah wafat. 


0 م م م هم‎ ANGE A يَحْيَى = - د و‎ 0 2 GAP aa 
A - 3 ad 7 aheg KANG GA? RASA D T a 


KK 


A Ng 


4098. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan dari Musa bin Abu "Aisyah dari "Ubaidillah bin 'Utbah dari 
'Aisyah dan Ibnu 'Abbas bahwa ' Abu Bakr radliallahu "anhu mencium Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam setelah beliau wafat.' 


ص 207 


MU BENAR CENCI agsia ALA يخي ورا‎ OEA 
Ta A Gara a كرا سام‎ 
VITA AN aa AKN SEA 2 24 لالا‎ 86 Se Sa a allaa s 


A ر‎ 2 č AG 


بىا حدق ايت لدو MAN AT‏ هميد که رَو aa NG NG NGA‏ عَنْ 


Iya Galah ANG NE AN 


4099. Telah menceritakan kepada kami 'Ali Telah menceritakan kepada kami Yahya dan dia 
menambahkan 'Aisyah berkata: "Kami pernah mengobati Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan ladud (menuangkan obat dari pinggir mulut orang yang sakit) ketika beliau 
sedang sakit. Kemudian beliau memberi isyarat, 'janganlah kamu mengobatiku dengan 
ladud." Maka kami katakan: 'orang sakit memang tidak suka obat.' Setelah sadar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Bukankah aku telah melarang kalian untuk mengobatiku 
dengan ladud? Kami menjawab: 'iya, karena orang sakit tidak menyukai obat. Maka beliau 
bersabda: "Tidak ada seorangpun di antara kalian di rumahnya melainkan ia harus diobati 
dengan ladud, dan aku harus menyaksikannya. kecuali Abbas karena dia sekarang tidak ikut 
bersama kalian. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Az Zinad dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


222 2 


Ke SI ANE al Pe NA عبد ا بن‎ Gi 
: satukan PAN NN Mar Hla sas ATP TN aga HA MPa 
e. pat JASA Ss AJI AS Ikat 


2 


LA 
A 


4100. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad Telah mengabarkan 
kepada kami Azhar telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Aun dari Ibrahim dari Al Aswad dia 
berkata; Mereka menyebut-nyebut di dekat 'Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memberi wasiat kepada 'Ali. 'Aisyah berkata: Siapa yang mengatakan demikian? Aku melihat 
Rasulullah Shallalahu 'alaihi wa sallam bersandar di dadaku lalu beliau meminta baskom, 
beliau melemas dan aku tidak sadar bahwa beliau sudah wafat, lalu kapan beliau 
memberinya wasiat kepada Ali? ' 


A <. Pa 


| -A EAN KAWAH ak KALA PAN A AY a Jae 
E SS قا للا فلت‎ Ta EM LA صی‎ 


4101. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Malik 
bin Mighwal dari Thalhah dia berkata; Aku bertanya kepada 'Abdullah bin Abu Aufa 
radliallahu 'anhuma Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memberi wasiat? Dia 
menjawab; 'Tidak.' Maka aku berkata; 'Lantas wasiat apa yang diwajibkan atau diperintahkan 
kepada manusia? Dia menjawab: 'Beliau memberi wasiat dengan kitabullah.' 


D NA رو‎ Pa غ و‎ Pe كنا‎ et ata 


A 


4 و‎ ya Pa PA 


yag AUTA‏ ويار او لا SAS AE ad KAYU, SY RE KS‏ سلاحَه 


beg 


San Jo وَأَرَصَّاجْمَكَهَالِابْنِ‎ 


4102. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Abu Al 
Ahwash dari Abu Ishag dari 'Amru bin Al Harits dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak meninggalkan dinar dan dirham, hamba sahaya laki-laki dan perempuan 
kecuali hanya bighalnya yang berwarna putih yang biasa beliau naiki juga senjatanya serta 
tanah yang beliau berikan sebagai sedekah di jalan Allah. 


Jasa DI LAN IE He EA بَوُحَوَبٍ‎ TELGE 


MW 


SS NS أَبِيِ‎ IE AT ال لام وا کر ب‎ RR SEN its 


2 


ENGGAN Ja pm JSI سمأ‎ 3 Saga BAB Le 
Ns Li SIG MA GA laa 


35 


A 
MANA sa NGANG اهل دخو‎ Aint ata 
NAN AS AAN je الل‎ 


4103. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Tsabit dari Anas dia berkata: Tatkala sakit Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
semakin parah hingga beliau hampir pingsan, Fatimah Alaihas Salam berkata: "Wahai betapa 
parahnya sakit ayahku! Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: Ayahmu tidak 
akan sakit parah lagi setelah hari ini. Dan tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah 
wafat, Fatimah berkata: "wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Rabbnya, ' wahai 
ayahku yang surga firdaus adalah tempat kembalinya, wahai ayahku yang kepada Jibril 
'alaihissalam kami memberitahukan kematiannya. Dan tatkala telah dikuburkan, Fatimah 
Alaihis Salam berkata: "Wahai Anas, apakah engkau tidak merasa canggung menaburi 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan tanah?." 


Bab: Ucapan terakhir Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


A 


aj aa ae ak naa an bana aa محم‎ 23 En AS 
JS a aan لو هْوَ‎ FA MAA صل‎ IN NGENES العم‎ JK 
D PA EN ڪيه ياو‎ Kana ata 55805 TA PEN AA 

re گان يد‎ TAN NGNE GE (AAN JENG NANGA ca 


303 صحِي عالت فَكَانَتٌ آخِرَ TI AN IS‏ 


4104. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Telah menceritakan kepada 
kami Abdullah, Yunus berkata: Az Zuhri berkata: Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al 
Musayyab -di antara orang-orang yang berilmu-, bahwa Aisyah istri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam keadaan sehat 
wal afiat, beliau pernah bersabda: 'Sesungguhnya seorang nabi tidaklah diwafatkan hingga 
diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga lalu ia dipersilahkan untuk memilih." Aisyah 
berkata, "Ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada Rasulullah, sementara kepala 
beliau berada di pangkuan saya, maka Rasulullah pingsan beberapa saat. Tak lama kemudian 
ia sadar kembali. Setelah itu, beliau menatap pandangannya ke atas sambil mengucapkan: 
Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku, Allah Yang Maha Tinggi! ' Aisyah berkata: 
"Dengan demikian, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidak memilih untuk hidup lebih 
lama lagi bersama kami." Aisyah pernah berkata, "Saya teringat ucapan yang pernah beliau 
sampaikan kepada kami ketika beliau masih sehat: "Itulah kata-kata terakhir yang pernah 
beliau ucapkan, yaitu: 'Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku Yang Maha Tinggi." 


Bab: Wafatnya Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam 


4 322234 


TN فان عن ی عرو ی م عن غابد وان عا‎ A 
a i بن‎ ES E وى لو‎ 
Et Kan 351 ANE ER SA صل ايه‎ Gi) 


4105. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari 'Aisyah dan Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu bahwa 


CX 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "Rasulullah menetap di Makkah selama sepuluh tahun, 
ketika itu Al Qur'an sudah turun kepadanya. Dan di Madinah selama sepuluh tahun juga. 


iaz 155‏ م وو و 200 la Na Z piia ZAA‏ ان جه 7 dar‏ 84 
(SAS‏ عبد اله بن يو سف PESAN SAS‏ عقيل عن ابن شهاب PE‏ 3 الزّبَير عَنَعَايِشَة 


w 


5 م 22 هر GA‏ ر Hn A SEK SIA TA CA AIO‏ 2 
رضي AA‏ ان رسو ل الله صل اله عليه و سَلم توْقَوَهِوَابّنْنْلاثِوَسِبَنَقَالَابَنْشْهَاب 


A 
- 2 A dn 
A کش دی الیک‎ E 
ا‎ a 2 وا + ف‎ 
9 > 


4106. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal pada umur enam puluh tiga tahun." 
Ibnu Syihab berkata, Dan telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dengan Hadits 
yang serupa. 


Fa Da 2 p‏ ر م ر ور NA za Telan No 2 Sae 2A‏ 2م 
باب Ga a SE GAN AR NE GAA ESS aS ES‏ 


1م کو را و ر“ 2 او ا ر وور د بي EE: Z u AAN?‏ 
Ge‏ صل الله يَهِوَسَلمَوَدِرَعَهِمَرَهونه عِنْديبَودِيٌ بثلاثين 
Z‏ 


4107. Bab telah menceritakan kepada kami Oabishah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, dan beliau meninggalkan baju besinya yang 
digadaikan kepada orang Yahudi seharga tiga puluh sha.' 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mengutus Usaman bin Zaid 


LA A A 
- Z Z 7 7 z2” 
en o2 F هورم‎ 3 7 P2 A لل‎ A م‎ Z az, 9 1 PANA 
AS قد‎ a Sah, L2 an Jadah Jaa; AU LAU Sa, WA D | Janda 
ی‎ Can 5 كب‎ Ai sS 
A 


PA 03 4 ر‎ TAG Pp A . aE 2 0 


4108. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adl Dlahak bin Makhlad dari Al Fudlail 
bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dari Bapaknya: 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengangkat Usamah sebagai komandan pasukan, maka 
para sahabat pun banyak yang tidak setuju. Lalu beliau bersabda: "Aku mendengar kalian 
mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang Usamah, sesungguhnya dia adalah orang yang 
sangat aku cintai." 


4 GEN AG PE » 5 واو‎ EA 7 » 5 Tn Setan PAT Pa ر‎ 
Se رضي‎ TAS PI ANE TE ديتار‎ ga AGE EES Jne Le CSS 
GA A . 5 A? رب‎ A e Žogs رم م‎ Kd 1 A 0 
يَدِفْطْعَنَ الئاس ف !مار تهفقام رسو ل الله‎ SN IE al SKE gla KPA, poal 
- ام‎ 5 BEAN ا‎ . 7 a R إا بے < ص وورہ‎ ٠ AN و‎ NGE AO ر او و‎ 
92 val adeante a KSS تو فقد‎ JUN فقَالَإِنَتَطْعَنْوافي‎ AA AAN Je 


P 
Pa P P 
-g 


ESA gallii) EA AATA UYAH 


4109. Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada kami Malik dari 
'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menyiapkan sebuah pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. 
Lalu para sahabat saling mengecam kepemimpinannya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bangkit seraya bersabda: "Apabila kalian mengecam kepemimpinan Usamah bin 
Zaid, maka berarti kalian juga mengecam kepemimpinan ayahnya sebelum itu. Demi Allah, 
sungguh ia memang layak dengan jabatan itu. Jika bapaknya adalah termasuk orang yang 
paling aku cintai, maka Usamah juga termasuk dari orang yang paling aku cintai setelahnya." 


و دسا و 


PEN EL JG ES VER AGAN Ne Aa 


ليحو فا 


IEEE Kari Pa ya ITE AS AAN NGA SAN AA 


ل ردي ا ب 


Cab MISA Sa RE IA sagah EN Ga ANN له‎ KANG 
PERPATIH 29 KE 9 SEN Jean MAINAN SIS 


4110. Bab telah menceritakan kepada kami Ashbagh berkata, Telah mengabarkan kepadaku 
Ibnu Wahb berkata: Telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Al Harits dari Ibnu Abu Habib 
dari Abu Al Khair dari Ash Shunabihi bahwasanya dia bertanya kepada Ash Shunabihi: "Kapan 
kamu berhijrah? Dia menjawab: Kami berhijrah dari Yaman hingga kami sampai di Juhfah. 
Kemudian kami bertemu dengan seorang pengendara dan aku tanyakan kepadanya tentang 
kabar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dia menjawab, "Kami telah menguburkan jasad 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sejak lima hari yang lalu. Aku bertanya lagi: 'Apakah 
kamu mendengar berita tentang lailatul qadar? Dia menjawab, 'Ya, Bilal -mu'adzin Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam- mengabarkan kepadaku bahwa itu terjadi pada hari ketujuh dari 
sepuluh hari terakhir." 


Bab: Berapa kali Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam ikut berperang 


E ELÉ ارقم رضي‎ NAN PA IA EA Ja ZAR Aie ieS 


Nha sak EN صل‎ SAN ES SSI AA MEN bed) Ara 


4111. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Raja' Telah menceritakan kepada kami 
Israil dari Abu Ishaq dia berkata; Aku bertanya kepada Zaid bin Arqam radliallahu 'anhu 
berapa kali kamu berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Dia menjawab: 


"Tujuh belas kali." Aku bertanya lagi: 'Berapa kali beliau berperang? Dia menjawab: 'Sembilan 
belas kali." 


AGE NE gi KANG) عا ي‎ Jan AN SALA ANE SAS 


Z 


4 


PAR ka sahé ا‎ Sg Ajay 


4112. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Raja' Telah menceritakan kepada kami 
Israil dari Abu Ishaq Telah menceritakan kepada kami Al Bara' radliallahu 'anhu dia berkata, 
Aku berperang bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sebanyak lima belas kali." 


5 PAN AK AA “بردي وه‎ Ani 2422 د‎ KAKI 5 NGK وااے ر کک‎ AN AN Ki, 
4 


bag ZA ta 21234 Ta A ار‎ ٢ AZ o 2a A 2 > Z? 
2 3 anaha pae سول الله صل‎ AN GE NAN PA rb ugah 


4113. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Al Hasan Telah menceritakan kepada kami 
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin 
Sulaiman dari Kahmas dari Ibnu Buraidah dari Bapaknya dia berkata: bahwa dia berperang 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebanyak enam belas kali peperangan." 


Kitab: Tafsir Al Qur'an 
Bab: Dinamakan Ummul Kitab 


r 


2 Z 07 Z و‎ 

f > 2 2 وة‎ z وء وده‎ À OP Nas 22 ےا‎ DP agak 
A PA g A A 5 

La, tt AN و و سام‎ Tt 83 Ay EMA ام‎ r هي كر )ا‎ 2 “As -Aĵ 2 7 


A 2 Z 0 لق مرت م يت‎ A j2 wi DANA, 
PSIS ASA gag NYAN Jas AN JUS An YANG رسو‎ 
- # kab a ال م‎ rah 
2 AS 39 PAPAN AN ANA Pa 2. و‎ Z کر سر بے‎ PA 
NN GA Prona ANN في الَقَرَ‎ AA Si 


2 


2 A A PA 

7 HA راس‎ GA لاه‎ ET E و‎ “25 2, SUA eta 4 ? 22$ 

PUJI NAN ag KA aÉ ج قلت له آل تقل لا‎ si 
E KG Aar A? PPK Pa 

SN SA 


4114. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Khubaib bin 'Abdur Rahman dari 
Hafsh bin 'Ashim dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla dia berkata; Suatu saat saya sedang 
melaksanakan shalat di masjid, tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilku 
namun saya tidak menjawab panggilannya hingga shalatku selesai. Setelah itu, saya 
menemui beliau dan berkata; "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya 
pada waktu itu saya sedang shalat." Beliau bersabda: "Bukankah Allah 'azza wajalla telah 
berfirman; 'Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila 
Rasul menyeru kamu.'" Beliau bersabda lagi: "Sungguh, saya akan mengajarimu tentang 
surat yang paling agung yang terdapat di dalam Al Qur'an sebelum kamu keluar dari Masjid." 
Kemudian beliau memegang tanganku, dan saat beliau hendak keluar Masjid, saya pun 
berkata; "Bukankah engkau berjanji; 'Saya akan mengajarimu surat yang paling agung yang 
terdapat di dalam Al Qur'an.' Beliau menjawab; (Yaitu surat) AL HAMDU LILLAHI RABBIL 
'AALAMIIN (Segala puji bagi Allah, Rabb semesta Alam), ia adalah As Sab'u Al Matsani, dan Al 
Qur'an Al Azhim yang telah diwahyukan kepadaku. 


Bab: Firman Allah "...bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) 
mereka yang sesat.." 


A 6 او‎ 


م مم k A A 4, PA‏ و 
bê ge gê Sai‏ ي هر يَرَهَرَضِيَ WLAN‏ 


A 2 3 
MA 


درم ر بور ر B ai‏ ر ,2 ر ا a A ga‏ ر 
رَس ول ال صل sel‏ سم ال agek gah a KE AN ING‏ وَلَاالضَالِينَ) ولوا آمِينَ 


57 LANG AN A CAAA و ع‎ 
add yap A5 Lan) AE BA BE gia 


4115. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Sumayya dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bila imam mengucapkan, 'Ghairil maghdluubi 'alaihim 
walaadi-dlalliin (Bukan orang-orang yang dimurkai dan bukan orang-orang yang sesat) ' maka 


ucapkanlah, 'Aamiin', Barangsiapa ucapan aamiin-nya bersamaan dengan aamiin para 
malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 31 


4 5 SA ra 2 5 159, 
SEN Joe ea ب ابر اھے حَددتاھشام‎ lisa CSS 
LEE ضي‎ Sesi ESA Ia 33 ند‎ PASAH JI و حو‎ 
AK w 5 9 cell 227 2 SNN ر و وم‎ 03 
ot, د جوتي وو سه رو إلى‎ 


LA 


APA Fog IS WAE AS OE حك اله بيده‎ ÉN أو‎ AS PAN 
SAN تي اتو‎ ba يڏ کر‎ AN يحَنَامِنَ مَكَانِمَاهَذَاقَيَقُو‎ mei 


PIE SIN PSS SG E NEEE AAE 


A PIA AS Ke لست هتاک ا‎ jk خَلِيلَ الو نياو اتوه فة‎ PNY فيو‎ ii 


مر عو aA‏ 


SA AI‏ تەق قر E‏ ید کر قل التق بعر فی Aa Sa SEL‏ انوا 
gibas E NYANG E A‏ للست هتا کټ اموا as PAE aneh ês‏ 


A 


D 27 


nd JASA Kd KANA AN ig Situ pai ap aapa AN عَبَدَاعَهَرَ‎ 
2 BA 9 DAN 54 NA لش و و‎ PA 7 
Ks AN apan pala Jaa sa Sa Ket رَيَ وَقَعَتُسَاجِدَاقَيَدَ‎ 
E حرم‎ A D ASIA o 


H EIA A EA, oi Ana Buta 


4116. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Hisyam Telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan Khalifah 
berkata kepadaku Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zura'i Telah menceritakan 
kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Pada hari kiamat orang-orang yang beriman berkumpul lalu 
mereka berkata, 'Sebaiknya kita meminta syafa'at kepada Rabb kita 'azza wajalla sehingga 
kita dapat pindah dari tempat kita sekarang juga.' Lalu mereka mendatangi Adam 'Alaihis 
Salam seraya mengatakan: "Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia, Allah 
menciptakanmu dengan tangan-Nya sendiri dan menjadikan malaikat-malaikat-Nya sujud 
kepadamu, serta diajarkan pula kepadamu nama-nama segala sesuatu, maka mintakanlah 
syafa'at kepada Rabb kami 'azza wajalla agar Dia memindahkan kami dari tempat kami ini! ' 
Maka Adam berkata: 'Bukan aku yang kalian maksud, ' kemudian Adam menyebutkan dosa 
yang pernah ia lakukan, hingga dosa tersebut membuatnya malu kepada Allah, lalu Adam 


berkata: 'Datanglah kalian kepada Nuh 'Alaihis Salam karena ia adalah rasul pertama kali 
yang Allah utus ke muka bumi, ' kemudian mereka pun mendatangi Nuh 'Alaihis Salam, lalu 
Nuh berkata: 'Bukan aku yang kalian maksud, ' lalu ia menyebutkan kesalahan dan 
permintaannya kepada Rabbnya dengan tanpa ilmu, hingga membuatnya malu kepada 
Rabbnya: 'akan tetapi datangilah Ibrahim 'Alaihis Salam kekasih Ar Rahman 'azza wajalla, ' 
maka mereka pun mendatanginya, lalu Ibrahim mengatakan: 'Bukan aku yang kalian 
maksud, tapi datanglah kalian kepada Musa 'Alaihis Salam, seorang hamba yang Allah ajak 
bicara secara langsung dan diberikan Taurat.' Maka mereka pun mendatangi Musa, dan 
Musa juga berkata: 'Bukan aku yang kalian maksud, ' seraya menyebutkan seseorang yang 
dia bunuh tanpa alasan yang benar, hingga hal itu membuatnya malu kepada Rabbnya: 'akan 
tetapi datanglah kalian kepada Isa 'Alaihis Salam, hamba Allah dan Rasul-Nya, kalimat serta 
ruh-Nya." Maka mereka pun mendatangi Isa, kemudian Isa mengatakan, 'Bukan aku yang 
kalian maksud, akan tetapi datanglah kalian kepada Muhammad, seorang hamba yang 
dosanya telah diampuni Allah, baik yang lalu atau yang akan datang." Maka mereka pun 
mendatangiku, maka aku pun pergi sehingga aku meminta izin kepada Rabbku 'azza wajalla, 
lalu aku pun diizinkan. Maka ketika aku melihat Rabbku, aku langsung jatuh sujud kepada 
Rabbku 'azza wajalla, kemudian Dia membiarkanku bersujud sekehendak-Nya. Setelah itu 
dikatakan: 'Bangunlah ya Muhammad! memintalah maka engkau akan diberikan! berkatalah 
maka engkau akan didengarkan! dan mintalah syafa'at maka engkau akan diberi (hak 
memberi syafa'at)." Maka aku mengangkat kepalaku dan memuji-Nya dengan pujian yang 
Dia ajarkan kepadaku, kemudian aku memberikan syafa'at dan Dia memberikan aku batasan, 
lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga. Kemudian aku kembali kepada Rabbku 
'azza wajalla untuk yang kedua kalinya, dan ketika aku melihat Rabbku aku langsung jatuh 
sujud kepada Rabbku, kemudian Dia membiarkanku bersujud sekehendak-Nya. Kemudian 
dikatakan: 'Bangunlah ya Muhammad! berkatalah maka engkau akan didengarkan! 
memintalah maka engkau akan diberikan! dan mintalah syafa'at maka engkau akan diberi 
(hak memberi syafa'at)." Maka aku mengangkat kepalaku dan memuji-Nya dengan pujian 
yang Dia ajarkan kepadaku, kemudian aku memberikan syafa'at dan Dia memberikan aku 
batasan, lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga." Kemudian aku kembali kepada 
Rabbku 'azza wajalla untuk yang ketiga kalinya, dan ketika aku melihat Rabbku aku langsung 
tersungkur bersujud kepada Rabbku, kemudian Dia membiarkanku bersujud sekehendak- 
Nya. Kemudian dikatakan: 'Bangunlah ya Muhammad! berkatalah maka engkau akan 
didengarkan! memintalah maka engkau akan diberikan! dan mintalah syafa'at maka engkau 
akan diberi (hak memberi syafa'at).' Maka aku mengangkat kepalaku dan memuji-Nya 
dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku, kemudian aku memberikan syafa'at dan Dia 
memberikan aku batasan, lalu aku memasukkan orang-orang ke dalam surga." Kemudian aku 
kembali kepada Rabbku 'azza wajalla untuk yang keempat kalinya, lalu aku berkata: 'Wahai 
Rabb, tidak ada yang tersisa kecuali orang yang terhalang oleh Al Qur'an dan wajib kekal di 
neraka." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 22 


SIA an‏ أي سيد دكا جر ي a‏ عفرو حول عن 


و 


IAI SANA AAA LELANG 


4117. Telah menceritakan kepadaku 'Utsman bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari 'Amru bin Syurahbil dari "Abdullah dia berkata: 
Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 'Dosa apakah yang paling besar di sisi 
Allah? Beliau menjawab: 'Bila kamu menyekutukan Allah, padahal dialah yang 
menciptakanmu. Aku berkata: tentu itu sungguh besar.' Aku bertanya lagi: 'Kemudian apa? 
Beliau menjawab: "Apabila kami membunuh anakmu karena takut membuat kelaparan." Aku 
bertanya lagi: 'kemudian apa? ' beliau menjawab: 'Berzina dengan istri tetanggamu.' 


Bab: [Bab] Surat al Baqarah ayat 57 


As وم‎ 4 


BL Si isa Me sq aaa 
AAA AN رشو لاله صل انه َيه و سكم‎ 6 


4118. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari 'Abdul Malik dari 'Amru bin Huraits dari Sa'id bin Zaid radliallahu 'anhu dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Al Kam-at (cendawan) adalah sejenis 
manna (sejenis makanan yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Bani Israil), airnya 
mengandung obat bagi penyakit mata." 


Bab: [Bab] Surat al Baqarah ayat 58 


gê aan بَنْمَهَدِيَعَنَابْنِالْمُبَارَِعَنَمَعْمَر‎ ANE BIL USA SA SAS 
KATA MINI إِسَرَايِيلَ‎ sa y KALA Za KL هر يَرَهَرَضِيَ‎ 


0 


PAN ga اجطة‎ DES PASAR JÊG sh 25 SAS ANAK 


4119. Telah menceritakan kepadaku Muhammad Telah menceritakan kepada kami 'Abdur 
Rahman bin Mahdi dari Ibnu Al Mubarak dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Dikatakan 
kepada Bani Israil: 'Masuklah kalian pintu itu dengan keadaan sujud dan Katakanlah: 
'Hitthah' (ampunilah dosa-dosa) niscaya Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Lalu 
mereka memasuki pintu itu dan mengganti apa yang telah diperintahkan kepada mereka 
seraya merangkak di atas pantat-pantat mereka dan mereka berkata: 'Hiththah adalah 
Habbah (biji) dalam tepung." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 97 


ma ETIES‏ هم IA ANE KENA KS NG PAN AE‏ بقدوم 


w 


Kol JS da sa Te NIAS AS رض‎ PAR SISA Sa 


“ s LA LA 


EFIS suss JR َُطَعَام‎ Asiu CEANA NE 


اما 


KS BI (Alai ANG JE AG Ja Aa كَانَعَدَُ‎ pa قر أَهَذِو لكي‎ 


2 2 PA 4 A 


56 SAS a كلهأ أَهْلَ اكه‎ Bell IA AN Ea GN 
BEAN PAN IIMS IEEE SE IKU ANG Ssi مَاءَالّمَرَ‎ NAN 
SS ASA: Oa anti E aa 
Kana BEA SN Me SAE Ji SE asa Al NAAN Eropa 


jana sasa ing ANAA ASN NANA وَابَْنْسَيّدِنَاة‎ 
CE INGGI glali E ERA NGANG ASASI SANG 


X 
X 


4120. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Munir dia mendengar 'Abdullah bin 
Bakr Telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas dia berkata, 'Abdullah bin Salam 
mendengar kedatangan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi. Maka ia langsung menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, aku bertanya kepadamu 
tentang tiga perkara tidak akan ada yang dapat menjawab kecuali seorang Nabi, Apakah 
yang terjadi pertama kali dari tanda-tanda hari kiamat, apa yang pertama kali dimakan oleh 
penduduk surga, dan dari mana seseorang dapat menyerupai bapaknya atau ibunya?" Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jibril 'Alaihis Salam baru saja memberiku 
kabar." Abdullah bertanya: siapakah Jibril? Beliau menjawab: "Ia adalah malaikat yang 
sangat dimusuhi yahudi." Beliau bersabda: "Tanda hari kiamat yang akan terjadi pertama kali 
adalah api yang keluar dari timur yang akan menggiring manusia ke barat, adapun sesuatu 
yang pertama kali dimakan penduduk surga adalah hati ikan hiu, adapun darimana 
seseorang dapat menyerupai bapak atau ibunya adalah apabila air mani laki-laki dapat 
mendahului sel telur wanita maka akan keluar laki-laki, dan apabila sel telur wanita dapat 
mendahului air mani laki-laki maka akan keluar wanita." Kemudian Abdullah bin Salam 
berkata: "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah 
dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi; "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya orang yahudi itu adalah kaum yang pendusta, kalau mereka 
mengetahui kelslamanku mereka pasti akan menghinaku dihadapanmu. Maka utuslah 
seseorang agar memanggil mereka dan tanyakan kepada mereka tentang aku." Beliau lalu 
mengutus seseorang untuk memanggil mereka, lalu beliau bertanya kepada mereka: 
"Siapakah Abdullah bin Salam di menurut kalian?" Mereka menjawab, "Dia adalah orang 
terbaik kami dan anak dari orang terbaik dari kami, dia adalah tuan kami dan anak dari tuan 
kami." Beliau bertanya lagi: "Bagaimana menurut kalian, kalau seandainya dia masuk Islam? 
Mereka menjawab, "Mudah-mudahan Allah melindunginya dari hal itu (masuk Islam)." Maka 
Abdullah bin Salam keluar seraya mengatakan, "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang 
berhak untuk disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan 


Allah." Lalu mereka berkata: "Dia adalah orang yang paling jelek di antara kami dan anak dari 
orang yang paling jelek di antara kami. -Mereka menjelek-jelekkan Abdullah bin Salam.- 
Setelah itu Abdullah bin Salam berkata: "Inilah yang paling aku khawatirkan." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 106 


Ken SANA TN OEE PE AAN‏ عَبَّاسقَالَ 
- ل Z A Sa PA 73 Z 4 ZSA‏ 
Latin, sesi Saat SOE SELAI PAN Na TA‏ 


La laga Pe sada seka AA اله صل‎ AS 


TA pa 


Ni 


4121. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin "Ali Telah menceritakan kepada kami 
Yahya Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 
'Abbas dia berkata: 'Umar radliallahu 'anhu berkata: "Ubay adalah orang yang paling pandai 
dalam membaca Al Our'an di antara kami, dan Ali adalah orang yang paling paham dengan 
hukum di antara kami. Sementara kami banyak meninggalkan gira'ah Ubay (dalam membaca 
Al Qur'an). Karena Ubay pernah berkata, "Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang telah 
aku dengar dari Rasulullah. Sementara Allah Tabaraka Wa Ta'ala berfirman: '(Ayat mana saja 
yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang 
lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya) ' (OS. Al Bagarah: 106). 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 116 


- 
و‎ 00 
BL no Z ZA A .روم‎ 1 
5 04 
: 


Aiou ME‏ را rana : KAÉ‏ نافع بن جبَير عن 


“ 


TMS ابن اکم ولم‎ A التي صلاخ كيد‎ PEN 


4122. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari 'Abdullah bin Abu Husain Telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Jubair dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Allah 
Ta'ala berfirman: Sebagian keturunan Adam telah mengatakan kebohongan tentang Aku 
padahal mereka sama sekali tidak berhak melakukan demikian. Dan mereka mencelaku, 
padahal mereka tidak punya hak untuk mencelaku. Kebohongan yang mereka perbuat 
tentang-Ku adalah mereka menganggap Aku tidak mampu menciptakan kembali 
sebagaimana dulu telah ciptakan. Adapun celaannya kepada-Ku, yaitu mereka mengatakan 
bahwa Aku mempunyai anak. Maha Suci Aku, sama sekali Aku tidak mengambil istri dan 
tidak mempunyai anak." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 125 


RS 
2 
- 1-5 و‎ 


ا كن PPI‏ ع سَعِيدِعَنَ HE‏ قال قال + EE SEGALA ai‏ 


Z 


A‏ قلت يَارَ jana PALA PAN,‏ لثما ولاه رغاد 


EN 


A & و وسم‎ WA 2 


Pa gs an Ag Pa SS ut 


s% T 11 


PARA NN AN Pr rta ERA KAH A A Bai Gadi ka gas 2 PA NYA‏ اد 
وَسَلَم حير EL 25 3 Sat Sa‏ دْسَايوِكَالَتَ يَاعْمَدَْمَا سُو bala 5 LN SI‏ 
AE Ian SEA kang‏ اروا جا امن 


PE NGANG SO AB PI a a NG old 


4123. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya bin Sa'id dari Humaid dari Anas 
dia berkata; 'Umar berkata; Aku telah menepati Rabbku dalam tiga hal, atau Rabbku telah 
menyetujuiku dalam tiga hal. Aku berkata; "Wahai Rasulullah seandainya engkau menjadikan 
Magam Ibrahim sebagai tempat shalat." Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang 
menemuimu adalah orang-orang yang baik dan yang jahat, seandainya engkau perintahkan 
kepada para Ummul Mukminin supaya memakai hijab." maka turunlah ayat hijab. Dan suatu 
ketika aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mempersalahkan sebagian istri- 
istrinya, maka akupun mengunjungi mereka dan berkata: "Berhentilah kalian dari berbuat 
masalah dengan Nabi atau boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan isteri 
yang lebih baik dari pada kalian." Ketika aku menemui salah seorang istrinya, ia berkata 
kepadaku: wahai Umar! Bukankah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam lebih berhak 
menasihati istri-istrinya daripada kamu? Maka turunlah ayat, "Boleh jadi jika ia ceraikan 
kamu, Tuhannya akan memberinya ganti istri-istri yang lebih baik dari pada kamu - 
perempuan yang berserah diri.- (QS At Tahrim: 5)." Dan Ibnu Abu Maryam berkata; Telah 
mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayub Telah menceritakan kepadaku Humaid Aku 
mendengar Anas dari Umar. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 127 


Z A Z 
ورو‎ lar ANG <% 


0 وس 2 ع‎ > Ca ها‎ 7 4 PA ap 14 TANNA NA 
Na ANENG عَنسَالم‎ aa La NA laa 
AN PENA atau, AA IE عَنْعَايِشَدَرَضِيَ‎ PESAN ix 


ONG GN Na sad EN Jo‏ مَك توا ال ڪمبة و اقصرو اڪن قو TAA‏ را لشن 
23 لاله Fa BEN‏ ا ا داقو مك بال Ik‏ عبد اله ب عمر لين 


4 


banar Aa GENG aa MAA Aan EA ALA SS 


AN 


AW las SERAHAN ASM Mr 


4124. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah bahwa 'Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakr: 
Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin 'Umar dari 'Aisyah radliallahu 'anhu isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Bukankah engkau melihat bahwa kaummu ketika membangun Ka'bah mengurangi pondasi- 
pondasi Ibrahim "'Alaihissalam?" Maka saya katakan, wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, tidakkah engkau kembalikan ke pondasi-pondasi Ibrahim 'alaihissalam? Beliau 
menjawab: "Kalaulah tidak karena kaummu dekat dengan masa kekafiran." Abdullah bin 
Umar berkata, seandainya Aisyah telah mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tentu saya tidak akan melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan 
dari menyentuh dua rukun yang terletak setelah Hijr, hanya saja Ka'bah belum 
disempurnakan di atas pondasi-pondasi Ibrahim 'alaihissalam ketika itu. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 136 
أى كثير عن أ بى‎ ONA En jai ع‎ SEE SS MEN er 


5 and & A ع2‎ GAS 9 ng =, hank 
KN بالعر‎ 3G عو‎ AS الحكتاب‎ IE SELAI PAPA 


MEN JAN AN اليه وسل‎ Je NG ans NGENJANG ANG 53 5 
PN KE KG NGNE a 
SI NUSA EN NAGA SV, 


4125. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami 'Utsman bin 'Umar Telah mengabarkan kepada kami 'Ali Al Mubarak dari Yahya 
bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: "Orang-orang 
ahlu kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menjelaskannya kepada orang-orang 
Islam dengan bahasa arab. Melihat hal itu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
Janganlah kalian mempercayai ahlu kitab dan jangan pula mendustakannya. Tetapi 
ucapkanlah; "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada 
kami. (Al Baqarah; 136). 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 142 


LA 


Kamen Go D ga MA 3 AE a NE يع‎ g PN SAS 
SA Ela SES Sa gak kaa AN صل إل بت امقر ةر‎ 


22 ر 1 ا ا رر ر‎ 254A Ma - PA 
Hige كَانَصَل مَعَهُقَمَرّ‎ Dana جر‎ era da3 adi SAIS a 


LA 


MEA ama A)‏ ل الله بال د صَلَيتُ مَعَ الي صله ia Jaka sané‏ قَدَادُواكَمًا 
tet] Sa A3 jaga NE te NAK Lara KAG Keane,‏ 


PP LA AG 3 VA‏ فر جي 


A p 


4126. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dia mendengar dari Zuhair dari Abu 
Ishaq dari Al Bara" radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat 
dengan menghadap ke baitul Magdis selama enam belas atau tujuh belas bulan. Dan beliau 
menyukai jika kiblatnya menghadap ke arah ka'bah. Kemudian beliau pun shalat Ashar 
bersama sekelompok para sahabat dengan menghadap ke arab kiblat. Setelah itu salah 
seorang dari sahabat tersebut keluar dan melewati kaum muslimin di sebuah masjid yang 
pada waktu itu mereka sedang ruku. Sahabat tadi berkata, AKu bersaksi kepada Allah, 
sungguh aku telah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan menghadap 
kiblat. Mereka pun segera berputar dalam keadaan shalat menghadap ke arah kiblat. Ada 
beberapa orang yang telah meninggal dengan menghadap ke arah kiblat pertama yang kami 
tidak tahu apa yang harus kami katakan mengenai hukumnya bagi mereka tersebut. Maka 
Allah pun menurunkan ayat: "Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, 
sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia." (Al Bagarah: 
143). 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 143 


A - 


< at - س اه ر يم‎ 2 2, RAW 
AAN 1 9 حد نتا يو سف بر اشد حدثتا جر ي‎ 
IRE يو چن را‎ 


Apa Ni ALAN ya 7‏ صاع وكا 


اقا 


Ta وَسَلَّم‎ YAN SIN NAN 23 BG Pe Peran Ea PIA بو‎ 4 


“ak Jaa Apes PAKAN ABE ليك‎ TA يو‎ 
Pd pa PRAVE g A Re DA dg. AA 227 2x “7> < A ر‎ 2x 
5 S3 E na محمد وأمَته‎ E APA PE فيقو‎ 


2 اس‎ LA 


A 

lagi ag SUN SO Iu ada LA SU Ci LIA 
Ja ba شَهِيدًا)‎ REI ga NG Kes عَلَ‎ 
4127. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Rasyid Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dan Abu Usamah dan lafazh ini milik Jarir dari Al A'masy dari Abu Shalih, Abu Usamah 
berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Sa'id Al Khudri berkata, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Pada hari kiamat, Nuh akan 
dipanggil (Allah) dan ia akan menjawab: 'Labbaik dan Sa'daik, wahai TuhanKu! ' lalu Allah 
bertanya: 'Apakah telah kau sampaikan pesan Kami? ' Nuh menjawab: 'Ya'. Kemudian Allah 
akan bertanya kepada bangsa (umat) Nuh: 'Apakah ia telah menyampaikan pesan kami 
kepadamu sekalian? ' Mereka akan berkata, "Tidak ada yang memberikan peringatan kepada 
kami." Maka Allah bertanya: 'Siapa yang menjadi saksimu? ' Nuh menjawab: 'Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam dan para pengikutnya.' Maka mereka (umat muslim) akan 
bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan pesan (Allah). Kemudian Rasul (Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam) akan menjadi saksi untukmu sekalian dan itulah maksud dari 
firman Allah: "Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil supaya kamu menjadi 

saksi atas manusia. Dan Rasul menjadi saksi atas kalian." (OS. Al Bagarah (2): 143). 


SANGGAN عَنْسْفْيَانَعَنَعَبَدِاللَّهبَنِدِينَاِعَنَابْنِعْمَرَرَضِيَ‎ SEN SA Aa 


A 


7 A اه 251 7 ورم‎ NA í 7 
AET asa راع لَب صل اله‎ e at يُصَلُو اصع‎ 
KE nun JAS 


4128. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, "Tatkala orang- 
orang melaksanakan shalat shubuh di Quba', tiba-tiba ada orang yang datang dan berkata; 
Allah telah menurunkan wahyu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar menghadap 
kiblat, maka menghadaplah ke sana! lalu mereka berbalik menghadap Ka'bah. 


0 
ب 


Bab: [Bab] Surat al Baqarah ayat 144 


KIA ومو صل‎ SIGEG Su Eh HE PERAN an JU 22 Ha 


A 


4129. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir dari Bapaknya dari Anas radliallahu 'anhu dia berkata: 'semua orang yang pernah 
shalat menghadap dua kiblat sudah tiada kecuali aku." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 145 


kigu رضي اله‎ gan ANGGÉ UN ANGE SA KN SSS, 2S 


AKAN ATA PAN Aah SEA رول اض‎ e 
P - 2 6 e Er 

Sa AAA LAN ڪاو کاو جه الاس إل‎ AG Yaa ال‎ in gal 
HAH É از‎ 


4130. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad Telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman Dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma: "Tatkala orang-orang sedang shalat shubuh di Ouba', datang seseorang lalu 
berkata, 'Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam pada malam ini mendapat wahyu, beliau 
diperintahkan menghadap ke Ka'bah'. Maka menghadaplah ke sana! Mereka pun segera 
beralih ke Ka'bah, padahal sebelumnya wajah-wajah mereka menghadap ke Syam (Baitul 
Maqdis) '." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 146-147 


3 


ےار وم و Kah‏ ر و Sa‏ < 2 وام A AN? Loe AK LA‏ ف مد Ka‏ 
a‏ بن قر ESA‏ مالك Tas 3135 n DEE‏ قال بَيّتا الئاس ei‏ صلاة 


A 
{ 22 > َم‎ hoz fr da 2124 hora, و‎ AA Ti pat Aug Mere A z2 
وَقدامرًا يسَتقبل‎ USAI Sea sakan فقا ل انالبي صل‎ BAM الصّبَّح‎ 


٠ و ر‎ Z Hae ع ور‎ 4 PALA Â zen ? 
éii EÉ ENS AA هاو کاتت و جو‎ Aabi 


4131. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah Telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar dia berkata; "Tatkala orang-orang sedang 
shalat shubuh di Ouba', datang seseorang lalu berkata, 'Rasulullah Shallallahu'alaihi 
wasallam pada malam ini mendapat wahyu, beliau diperintahkan menghadap ke Ka'bah'. 
Maka menghadaplah ke sana! Mereka pun segera beralih ke Ka'bah, padahal sebelumnya 
wajah-wajah mereka menghadap ke Syam (Baitul Magdis)." 


Bab: [Bab] Surat al Baqarah ayat 148 
2 م‎ zi 2 LAKI > 0 هج‎ ANGE 5 > ےار وم‎ GLANA ري لم‎ Pa 
LEIN eno SAN EA حَدَتْمَايَحَيَى عَنّ سَُفْيَانَ حدثنی أ بو إِسَحَاقَقَالَ‎ BEN مْحَمَّد ب‎ SAS 
AE Pt a وا ر‎ Z 244 RA Pan Ora 21225 ر‎ WA TA 
فه‎ PEN أو سَبَّعَه عشْرَ شهر‎ Tab an PSN a الله عليه‎ a قال‎ 
AN 55 
4132. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Sufyan Telah menceritakan kepadaku Abu Ishag dia berkata: Aku 
mendengar Al Barra radliallahu "anhu berkata: "Kami shalat bersama Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam dengan menghadap ke Baitul Magdis selama enam belas atau tujuh belas 
bulan. Lalu beliau merubahnya dengan menghadap kiblat." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 149 


خد اموم ت A Ten‏ هد كنا عد NIA A‏ ع 
ga ya‏ بن إسماعيل p AA‏ بن مسّلم lean‏ سيعت FS‏ 


z sge D A mi A 2 A چ‎ A A Pr 
انفامِرا‎ EA ua Ba رَضِيَ‎ 
A واا‎ NE 4 Tg IG s 7570 ر اواو‎ | 2 Â ورم درو رك‎ 2 NT 
كارو جه الئاس إلى‎ par جهو ا إلى‎ 3 YES فَاسَتَقبِلُوهَاوَاسْتَدَارُوا‎ AN Jain 


الشام 


4133. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Muslim Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dia berkata, Aku 
mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Tatkala orang-orang sedang shalat 
shubuh di Quba', datang seseorang lalu berkata, 'Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam pada 
malam ini mendapat wahyu, beliau diperintahkan menghadap ke Ka'bah'. Maka 
menghadaplah ke sana! Mereka pun segera beralih ke Ka'bah dalam keadaan shalat, padahal 
sebelumnya wajah-wajah mereka menghadap ke Syam (Baitul Magdis)." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 150 


HAN HAN sah, AE Mann E ya SS 


Aaa A 


ا كان NG‏ صل ايهو سكم قَدَأرلَ [A DADA PAC Malaka‏ 


Pd z . 


HI الشَّأمقَاسَكَدَارُوا إل‎ IR گات و ج‎ ning 


4134. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id dari Malik dari Abdullah bin Dinar 
dari Ibnu Umar dia berkata: "Tatkala orang-orang sedang shalat shubuh di Ouba', datang 
seseorang lalu berkata, 'Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam pada malam ini mendapat 
wahyu, beliau diperintahkan menghadap ke Ka'bah'. Maka menghadaplah ke sana! Mereka 
pun segera beralih ke Ka'bah, padahal sebelumnya wajah-wajah mereka menghadap ke 
Syam (Baitul Magdis)." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 158 


Lah 


pelayan Ade‏ 385 مَيِذِحَدِيثٌ السَوَآرَاً KA fo‏ وتال (إِنَالصَّقَاوَالَمَرَوََمِنَ 


KB كمَاأَرَىعَلَ‎ Wp Hajah CA LA EN SA gk 
WAU, saa Nahi ENENG BUS ENG PHK kne ag b ka 


3 
A 


Pa 23 ر‎ A سر‎ N DOTA ر ار و‎ 
SN NE anla né Aga MEN aa gan ANAKE S 


516 SEN SE 3 IS ALS KAI SE MEN osn jl 
aa ai Par ولا ا‎ p KE Sena, JAKIM RU PE 
urós KE CE EA KESAN Aa 


4135. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah istri 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, -Saat itu saya masih muda-: 'Apakah anda tahu 
tentang firman Allah Tabaraka Wa Ta'ala: "Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah 
sebahagian dari syi'ar Allah. Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber'umrah, 
maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya.' Sebab sepengetahuanku 
nggak masalah bagi seseorang untuk meninggalkan Sa'i antara keduanya. Aisyah menjawab: 
"Bukan begitu, kalau seperti yang kamu katakan, maka jadinya tidak ada dosa orang tidak 
melakukan sa'i. Ayat ini turun pada orang-orang Anshar, yang dahulu mereka melakukan 
talbiyah karena Manat, yang letaknya di depan Oadid. Yang mereka berkeharusan berthawaf 
antara Shofa dan Marwa. Tatkala Islam datang, mereka bertanya pada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Allah Tabaraka Wa Ta'ala menurunkan ayat: 
'Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang 
beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i 
antara keduanya'." (OS. Albagarah 158). 


LEAN بَنَمَالِِرَضِيَ‎ EE KN Tana ا‎ pe a 


4 2 a11 


Na an tat SES MG 33 LAN, 


Kp Bat ag KANG LA EN SAN Abi 3 AN LAN a 
) 


4136. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Ashim bin Sulaiman dia berkata; Aku bertanya kepada Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu tentang Shafa dan Marwa. Maka dia menjawab; Aku menganggap 
keduanya sebagai perkara jahiliyah, tatkala Islam datang, keduanya kami tinggalkan lalu 
turunlah firman Allah; "Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. 
Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, Maka tidak ada dosa 
baginya mengerjakan sa'i antara keduanya." (QS. Albaqarah 158). 


Bab: (Bab) Surat al Baqarah ayat 165 


kaé اليه و سم‎ SEA َد الال‎ a EN EGA PENA SS 


74 و 


4 Pa ا ی‎ 
Ciil, PANGAN مَيَمَاتَوَهْوَيَدَعْومِنَدُو‎ aaa ag A NABA KAH 
ANGE SAN Pi YA 


4137. Telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Syagig 
dari Abdullah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda beberapa kalimat yang aku 
tambahkan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang mati, sedangkan 
dia menyeru selain Allah sebagai tandingannya maka dia masuk neraka." Sedangkan aku 
berkata, 'Barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu maka dia 
masuk surga." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 178 
رضي اله‎ ME EA JEMAAT رو‎ PLEASE AN حا‎ 
SA PENS فيج‎ AE ASN Ja Ah SEL ISIS 
Pe EN, EN KALA JI NN AL ale AH 


Sasa tu ab iho Pah gn aan 
Th ALA LSN 9 {237 22 |72 ر‎ 3 PA و ماس اي‎ 4 SEKEN و‎ 
KESAN S3 FACZA a بِإِحَسَانٍ‎ 


= Pd 


EA‏ ؛ قتا كر قث ١‏ الذكة 
SAE‏ لع KAN baas IS‏ 


4138. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Amru dia berkata; Aku mendengar Mujahid berkata, Aku 
mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Dahulu pada Bani Israil terdapat 
hukum gishas namun tidak ada diyah pada mereka, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan 
ayat: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gishaash berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, 
dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari 
saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah 
(yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik 
(pula). (AS. Albagarah 178). Pemberian maaf itu maksudnya adalah menerima diyat pada 
pembunuhan dengan sengaja. mengikuti dengan cara yang baik yaitu ia mengikuti ini dengan 
cara yang ma'ruf, dan membayar dengan cara yang baik serta melaksanakan ini dengan 
kebaikan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat 
(QS. Albagarah 178) dari apa yang telah diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya 
hal tersebut adalah gishas bukan diyah. Barang siapa yang melampui batas setelah itu, maka 
baginya Adzab yang pedih." Yaitu membunuh setelah menerima diyah. 


2 


ANGGÉ - - eas 155. 1 A2 D JA A 
IE saa NN ea 22 HAKI JAWA ري حدد‎ Lian ا ۶ بن‎ 
DA pn 


4139. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Anshari Telah 
menceritakan kepada kami Humaid bahwa Anas menceritakan kepada mereka dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Kitabullah adalah al Qishas." 


Syah EN NE SIS AA NGA ES MAA jas 
IN saka sa: LE SAI 23 SOE SA IE ASN جا رة فط وا‎ 
I ga IG N s JS بالْقِصَاصٍ‎ a Par AIA, BANI 
LS سكم ادش‎ ANE SA ISA SNN الي بك‎ IS 
Si Hya Ne yai) sale ل اله صل‎ AJ Ah SA ee BASA 

2 SANA 


AA 


4140. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Munir dia mendengar Abdullah bin Bakr As 
Sahmi Telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas bahwa Rabayyi' -pamannya- 
pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita, kemudian mereka meminta kepadanya 
untuk memaafkan, namun mereka (keluarganya) menolak. Kemudian ditawarkan kepada 
mereka denda, namun mereka tetap menolak, lalu mereka mendatangi Nabi 
shallallahu'alaihi wa sallam, maka beliau memerintahkan untuk diqishash. Anas bin An Nadhr 
berkata; wahai Rasulullah, apakah gigi seri Ar Rubayyi' akan dipatahkan? Tidak, demi Dzat 
yang mengutusmu dengan kebenaran, gigi serinya jangan dipatahkan. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Anas, Kitabullah adalah Al Qishas. Maka orang- 
orang tersebut rela memberikan maaf. kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


"Sesungguhnya diantara hamba-hamba Allah terdapat orang yang apabila ia bersumpah atas 
nama Allah maka Allah akan mengabulkannya." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 183 


AN 7 yA NLA olds د‎ 22 Te hana 35 ZA Prana 


A 


107 


Ang dé Basu لرا‎ BASA EN اهل‎ AA AE 


4141. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ubaidullah dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma dia berkata, "Dahulu hari Asyura' adalah hari yang orang-orang jahilliyah 
pergunakan untuk puasa, tatkala turun bulan ramadlan, beliau bersabda: "Barang siapa yang 
ingin berpuasa Asyura' hendaklah ia berpuasa, dan bagi yang tidak ingin, silahkan ia 
tinggalkan." 


NGGEN ANE يعن عر‎ REK! KIRAAN عد اله‎ CS 


- 
“ 


“ 2 


Asap رَمَضَا ذُقَالَمَنَشَاءصَامَوَمَنَ‎ Getas nga 


4142. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha; "Dahulu 
hari Asyura' adalah hari-hari yang dipergunakan orang-orang jahilliyah untuk melakukan 
puasa, tatkala datang bulan ramadlan, beliau bersabda: "Barang siapa yang ingin berpuasa 
Asyura' hendaklah ia berpuasa, dan bagi yang tidak ingin, maka berbukalah." 


ANA (gara p556‏ م aa Na, SAR‏ قال 


قال 
ANDA AYE o‏ مُعَاشُورَامْقَقَالَ گا SGS JAS ALS‏ 


IBL 
IKEA Balas 


4143. Telah menceritakan kepadaku Mahmud Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah 
dari Israil dari Manshur dari Ibrahim dari Algamah dari Abdullah dia berkata; bahwa suatu 
hari Al Asy'ats menemuinya yang pada waktu itu dia sedang makan. Maka dia berkata, Hari 
ini adalah hari Asyura. Abdullah berkata, Dahulu sebelum diwajibkan bulan Ramadlan, hari 
ini adalah hari berpuasa. Tatkala diwajibkan bulan Ramadlan, maka hari itu ditinggalkan, 
oleh karena itu ayo mendekat dan makanlah! 


KAR‏ ودس AA‏ ع ل 2م 7 32( 020 اعم 2 10م 
حددي يمحمدبن المثئى حَد SISA Ge sangê bê NAN An GA AKAN‏ 
G2 AS‏ 


saleh a KA Aa A‏ گا SA‏ اللا Aa NYA‏ يَصُومَهقَلَمََاقَِم 
$- ر ر WAT‏ 2 ل TB‏ کا ر < 3.1 TAN ALA‏ 24 
e ES Fan AN SA 5 A 5d Gah naka JAN yA Ma‏ اء 


A 5 


4144. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Hisyam dia berkata: Telah 
mengabarkan kepadaku Bapakku dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: Dahulu hari 
'Asyura adalah hari yang orang-orang Ouraisy pergunakan pada masa Jahiliyah untuk 
berpuasa. Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah melakukan puasa itu. Tatkala 
sampai di Madinah beliau berpuasa pada hari itu dan pernah memerintahkan untuk 
berpuasa (pada hari itu), namun ketika perintah puasa ramadlan turun dan diwajibkan, maka 
puasa 'Asyura ditinggalkan. Akhirnya barang siapa yang ingin berpuasa 'Asyura hendaklah 
berpuasa, dan barangsiapa yang tidak ingin, maka tinggalkanlah.' 


Bab: [Bab] Surat al Baqarah ayat 184 


x 7 Z 4 A 0 
2 ماه‎ <s z Z 27? دام 222 بو‎ 24A کرد ود‎ WAS 2241/2 $z ا و‎ 
Kk esa : AK Saé SA حدثني‎ 
7 P . 
A 


A 
2.7 ردني‎ ANUS. 2 A At, a7 È y ANGGAS ala MN AWEH 81 
LL EA مِسَكِين)‎ sela basa) يُطيقوئه‎ Nas 56 عَبَّاسِ يَقَرَأْوَعَل الذِينَ بطو‎ 
wA < rat AA D Na, 2 ور‎ D na, An 
Jan ae LN LA الم ر‎ ma AMAN ha A 
ES 2 57 
WA pi ا‎ 


4145. Telah menceritakan kepadaku Ishag Telah mengabarkan kepada kami Rauh Telah 
menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishag Telah menceritakan kepada kami Amru bin 
Dinar dari Atha dia mendengar Ibnu Abbas membaca ayat; "Dan bagi orang-orang yang berat 
menjalankannya maka wajib membayar fidya yaitu memberi makan orang miskin, "(QS. 
Albagarah 184), Ibnu Abbas berkata, Ayat ini tidak dimanshukh, namun ayat ini hanya untuk 
orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka 
hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin." 


AN 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 185 


ai AP 3G PN No 7 to AAA م‎ CENGER 2007 INA + haa LG 
ALA حَدثتا عبد الا عل حَدَتْنَاعبَيّد اللَوعَننافِعَنَ ابن عَمَرَ رضي‎ AS Esa 


4 7 KA ant 
a5 piia DE S طعَام م‎ agso Gi 


4146. Telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Al Walid Telah menceritakan kepada kami 
Abdul A'la Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma bahwa dia membaca ayat: "wajib membayar fidyah dengan memberi maka kepada 
orang miskin". Ibnu Umar berkata: Ayat ini telah dimanshukh.' 


st ی‎ s9. 5 57 وت 2 و‎ E هوه ووه ...2 2 ر‎ AAL Tan ANA OA 


ot 0 WOW ور‎ ad 2 z 3 Tana o^ م ور‎ AN 2 
AH NAS يُطِيقونَهُفِدَيَه طْعَامُمِسَكِين)‎ ia NGEH) GINA ag کو‎ NG 
< ر‎ ٦ وح ےو‎ 2 57 It GEN 2 ره هك‎ MA 2 GG. ع‎ AB gta 
Ia بكير قبل‎ AAN AE PJU, SIS US, وَيَفْتَدِيَ حَنَّى‎ - 
4147. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Bakr bin 
Mudlar dari Amru bin Al Harits dari Bukair bin Abdullah dari Yazid budak yang dimerdekakan 


Salamah bin Al Akwa' dari Salamah dia berkata: "Tatkala turun ayat: "Dan bagi orang-orang 
yang berat menjalankannya maka wajib membayar fidya yaitu memberi makan orang miskin, 
" adalah barang siapa yang ingin berbuka maka hendaklah membayar fidyah, hingga 
turunlah ayat setelahnya yang menasakh (menghapus) ayat tersebut. Abu Abdullah berkata: 
Bukair meninggal sebelum Yazid. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 187 


BA WEE SAS حو‎ AE 3 Sella AEN LAN SS 


CELL gb ALA ERA اهي ن يومف أيه عأ ي‎ GA) S3 Yk aa 


LA DEA و‎ 2 
رلا‎ PA age Ra INN 2956 
بَعَلَيكُْوَعَفَاءَنَكُمْ‎ 2 Aga pez SAS ڪم‎ AL (عَلِمَ‎ 
4148. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Israil dari Abu Ishaq dari Al Barra 
Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad 
bin Utsman Telah menceritakan kepada kami Syuraih bin Maslamah dia berkata; Telah 
menceritakan kepadaku Ibrahim bin Yusuf dari Bapaknya dari Abu Ishaq dia berkata; Aku 
mendengar Al Barra radliallahu 'anhu, -tatkala diperintahkan puasa Ramadlan, orang-orang 
tidak mau mendekati para wanita sepanjang bulan Ramadlah tersebut. Dan ada beberapa 
orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Maka Allah menurunkan ayat; "Allah mengetahui 
bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian sendiri. Maka Dia menerima taubat kalian dan 
memaafkan kalian." 


E عَنْعَدِيَة‎ AN als Aaja sa 
Essó édas ANY go فعاضي كاد‎ AE Len o SS a ETATS azs 


£ > R Z a PA 

DAWAN ATA‏ 500 ; حيط نيس و AN‏ ا 
Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Telah menceritakan kepada kami‏ .4149 
Abu 'Awanah dari Hushain dari As Sya'bi dari Adi dia berkata; Adi mengambil benang putih‏ 
dan benang hitam. Hingga apabil malam tiba dia melihat pada benang tersebut, namun‏ 
keduanya tidak Nampak juga. Dipagi harinya dia berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu‏ 
'alaihi wasallam, aku telah meletakkan dibawah bantalku benang putih dan benang hitam,‏ 
maka beliau bersabda: Bantalmu terlalu besar jika kau bentangkan benang hitam dan putih‏ 
dibawah bantalmu.‏ 


ANGAS LG 2 2 2 2 A هد‎ 0 P a ر يسو‎ 7 a ل وا‎ 
JELAS عَنْعَدِيٍ‎ AANG Pay ير‎ AS سوير‎ SS 

5 KH x Pd ا ار و‎ 2 
ea أهما الخيطانة قال‎ Go ga تتم الط‎ : GUA A 


r 


MASA 5 JANMA a NT Por gas 


A 


N 


n 


4150. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Mutharrif dari Asy Sya'bi dari 'Adi bin Hatim radliallahu 'anhu berkata: Aku 
bertanya ya Rasulullah apakah yang dimaksud benang putih dan benang hitam itu? Apakah 
benar-benar berbentuk benang tali? Beliau menjawab: 'Sesunguhnya lehermu terlalu 
panjang bila melihat kedua benang itu. tidak demikian, sesungguhnya yang dimaksud adalah 
hitamnya malam dan putihnya siang hari." 


w 


AE Dj و‎ Dig AP P 2 <, a. 1 و‎ PR رار رې ر‎ Fa KS, 
TES ADE أ بو حازم‎ SAE TAS بو‎ Sané ا نآ ي مر‎ Sa 


262 ر‎ PAT < a ARAA, ANI Ga ر اه‎ 21 A, 
Sem aa الحَيّط الا‎ E كلواوَاشْرَبُواحَتَى‎ A3 


7 ر ور وع ر ور 5ع‎ < Z s 0 2 
SANGE SEN ANA A وَكَانَرِجَالَإِدا‎ AA 
P -g 7 2 Pa ASI رع ووه‎ ŽAR 

MAA JAN SSI gabah áa BSI PUS ani IS رال يا‎ 
4151. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam Telah menceritakan kepada kami 
Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif Telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal 
bin Sa'ad dia berkata, Ketika turun ayat, "dan makan minumlah kamu sehingga terang 
bagimu benang putih dari benang hitam. (Q.S.Al Baqarah: 187). Sedangkan ayat 'minal 
fajrinya' (di waktu fajar) belum turun. Orang-orangpun apabila mau berpuasa, salah seorang 
dari mereka mengikat kakinya dengan benang putih dan benang hitam, dan mereka terus 
makan hingga nampak bagi mereka kedua benang tersebut. Lalu Allah menurunkan ayat; 
'Minal fajri.' (diwaktu fajar). Akhirnya mereka mengerti bahwa yang dimaksud adalah dari 
waktu malam ke siang. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 189 


5 Au » ALI Ng 2 و دام‎ PEA HA a PATA ر ر او‎ 
KA ga KEK EN AN ESA عَ نا ی‎ Jan AN IE الله بمو سی‎ KA SA 
hio NG {214x s$, 3 í أده يم .21 422% ەر 2 غ2‎ 4 
ENA NEE من ظهو ر‎ PN SEL AI AN b RI 
(Ane 
4152. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Abu Ishag dari Al 
Barra dia berkata: "Pada masa Jahiliyah, orang-orang yang berihram pada waktu haji, 
mendatangi rumah dari belakang, maka Allah menurunkan ayat: "Bukan suatu kebaikan 
mendatangi rumah-rumah dari belakang, kebaikan adalah (kebaikan) orang yang bertakwa. 
Datangilah rumah-rumah dari pintu-pintunya." (OS.Albagarah 189). 


(وَأثواا 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 3‏ 
ر رور کو و ت کاو ار AAA KS‏ ع ميان > داه ISA NA‏ 
SAS‏ محمد شار SIS‏ عبد الو هاب NE SAS‏ عن افع TAS AE‏ رَضِي الع 


HA 
2 26 9 
Z 


Leg 2 4 م سه‎ 2 P LA ا ساس‎ na سه او ژر‎ +. ٠ { - A 
AAA Jo a Ne e 3 gas فقالا إِنَّالنّاسَ‎ A3 جلان ف فة ان ال‎ SU 


ri "Dara ANG 5 CEE EA NAN” as LILAR 2 22247 ا ره د‎ 
NA فقالا ألم يقل الله 5 قاتلو‎ ATA SAN فقال يَمْمَعَنِي‎ Sa 


- 


23 333 SE JA Balon SA Ae MK sa EA SNG I a 


2 


EA PE NANG gory IN ARA ana Ka 


vd 


sen عم‎ Ag Ap Ca کر افع‎ 281 fg pai بَنِعَمرِ و‎ SS 
Kea IA EA Jaga a Ma LAS عَاما‎ ALS AE SÁ الو من ما مك ع‎ 
PDEA sa A a IN SAN A 


da Ja) كتابه‎ ga a é Kn SERA 
BEA Jelas AN Ane SIB LG jl GAN 


wW Tg 


| الع لو gla gae sa Ka‏ گا 


K 


ra 


Mk SLA FS SLS PIR AB JA NYAN 


r s 2 م‎ oi 2 عو‎ 2 A 7 La 72 LEA E 72 2 a ور‎ z pd 
AN gas Ka Sena AAA SE ESA sa B3 
53 BELI ang KÊN RSS pelayan PAN AN AN Jaena 


4153. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari 
Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa dua orang laki-laki mendatangi Ibnu Jubair 
mengadukan perihal fitnah yang menimpa Ibnu Jubair keduanya berkata: sesungguhnya 
orang-orang telah berbuat sesuatu kepadanya, sedangkan kamu wahai Ibnu Umar sebagai 
sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, apa yang menghalangimu tidak ikut campur 
dalam urusan ini? Ibnu Umar menjawab: 'Yang menghalangiku adalah karena Allah telah 
mengharamkan darah saudara muslim. Lalu keduanya berkata: 'Bukankah Allah telah 
berfirman: "Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah?" maka Ibnu Umar 
menjawab: "Kami telah berperang hingga fitnah itu tidak ada lagi dan din ini sudah menjadi 
milik Allah. Sedangkan kalian menginginkan peperangan hingga terjadi fitnah dan din ini 
menjadi milik bukan selain Allah. "Utsman bin Shalih menambahkan dari Ibnu Wahhab dia 
berkata: Telah mengabarkan kepadaku Fulaan dan Haiwah bin Syuraih dari Bakr bin 'Amru Al 
Ma'afiri bahwa Bukair bin 'Abdullah Telah menceritakan kepadanya dari Nafi' bahwa 
seseorang menemui Ibnu 'Umar seraya berkata: "Wahai Abu 'Abdur Rahman apa yang 
menghalangimu untuk berhaji dan berumrah pada tahun ini dan kamu meninggalkan jihad di 
jalan Allah padahal kamu tahu bahwa Allah sangat menganjurkan hal itu? Ibnu Umar 
menjawab, 'Wahai anak saudaraku, Islam ini dibangun atas lima dasar: Iman kepada Allah 
dan Rasul-Nya, shalat lima waktu, puasa dibulan Ramadlan, menunaikan zakat, dan haji ke 
baitullah. Laki-laki itu berkata: "Wahai Abu Abdurrahman, apakah kamu tidak mendengar apa 
yang disebutkan Allah di dalam kitabnya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang 
beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu 
melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu 
perangi sampai kembali pada perintah Allah". Juga firman Allah: "Perangilah mereka hingga 
tidak ada fitnah." Ibnu Umar menjawab, 'kami telah melakukan hal itu pada masa Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam ketika Islam masih sedikit hingga seseorang dari kami difitnah 
karena agamanya, baik dengan dibunuh maupun disiksa sampai Islam semakin menyebar 
dan tidak ada lagi fitnah. Orang itu berkata lagi: 'Bagaimana pendapatmu tentang Utsman 
dan Ali? Ibnu Umar menjawab, 'Adapun Utsman maka Allah telah memaafkannya sedangkan 
kalian telah membenci untuk memaafkannya. Sedangkan Ali dia adalah sepupu Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam dan menantunya. Lalu dia mengisyaratkan dengan tangannya 
seraya berkata: "Inilah rumahnya sebagaimana kamu lihat." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 195 
SAR ANE يمنا سُلَيْمَانَكَالَسَيِمَتٌ أَبَاوَايلء‎ TEA ON AN A a 
SENG adat La AES Jan 


4154. Telah menceritakan kepada kami Ishaq Telah mengabarkan kepada kami An Nadir 
Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dia berkata: Aku mendengar Abu 
Wa'il dari Hudzaifah mengenai ayat: "Dan infagkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah 
kamu jatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri." Ayat ini turun 
tentang memberi nafkah. 


"KG 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 196 


Mana ana NA BSM Hk DA ERA SIS SAI 
SE Nasa لكو‎ Ke في هَذَا الْمَسَحِدِيَعَنِي‎ mi 


ana َع‎ KISI D ES s sde NE JA sala sasa aké AN aa) 


Flr و‎ 22 


Na E ERA سِتَدَمَسَا‎ gbi SANG قال لص‎ VE 
TE RABI SIA 


4155. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Abdurrahman bin Al Ashbahani dia berkata, Aku mendengar Abdullah bin Ma'gil dia berkata, 
Aku duduk mendekati Ka'ab bin Ujrah di masjid Kufah, lalu aku bertanya kepada Ka'ab 
tentang fidyah puasa. Saya pernah dibawa menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sementara kutu-kutu telah bertebaran di wajahku. Maka beliau berkata: "Saya 
lihat penyakitmu sudah demikian parah, apakah kamu mempunyai seekor kambing?" saya 
menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: 'Berpuasalah tiga hari, atau memberi makan kepada 
enam orang miskin yakni sebanyak tetengah sha' untuk setiap orang dan cukurlah 
rambutmu." Ka'ab berkata: Maka ayat ini turun khusus berkenaan denganku, namun bagi 
kalian bersifat umum. 


3G 1? م‎ 35 


CEK GANG‏ يَحَيَى Sa ALE‏ أَبُورَجَاءِعَنْعِمْرَانَبْنِ حص ين رضي اله 


Pa 
A5 S PORE Pa 2 Z WA رر‎ - 


Pa دمل ۹ےا‎ GD 7 خا ف‎ he 2 Aa | A2 
NGETAN JAN SAN Je AN سول‎ aa GS GATAU SITUS 


pa 


0 5 A 01 و و‎ 4 
apl Sa EES gan 50 


4156. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Imran Abu Bakr Telah menceritakan kepada kami Abu Raja' dari Imran bin Hushain 
radliallahu 'anhuma dia berkata; Ayat mut'ah (menggabungkan haji dan umrah) telah 
diturunkan di dalam kitabullah, maka kami pun melaksanakannya bersama Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam, dan Al qur'an tidak menurunkan ayat yang mengharamkannya, 
beliau pun tidak melarangnya hingga beliau wafat. sehingga seseorang dapat berbicara apa 
yang ia kehendaki menurut pendapatnya. 


Ræ 
قران‎ 


Bab: [Bab] Surat al Baqarah ayat 198 


Lae د‎ MT 


Ka كاك هك‎ JA Ge Se EA Ga iE nt NGA ISA bai 


Pena Rana موان‎ PAN و ذوَالْمَجَازِأْسَوَ‎ 
Aa فمَوًا‎ sia A At Ang SE جتا‎ 


4157. Telah menceritakan kepadaku Muhammad dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku 
Ibnu Uyainah dari Amru dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; Ukazh, Majanah, 
Dzul Majaz adalah pasar-pasar yang ada pada masa jahiliyah. Mereka merasa takut berdosa 
bila berjualan pada musim haji. Maka turunlah ayat; Bukanlah suatu dosa bagimu sekalian 
mencari karunia dari Rabb kalian. (QS. Albaqarah 198). Yaitu pada musim haji. 


Bab: [Bab] Surat al Baqarah ayat 199 
EE GN he a 3 AN Ag SHARA 5 


SEA AA AL الْحُمْس و‎ AA = e 


A PMA ALA SALES Na EN KAS AA ENG 


Pa 


WA 


4158. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Hazim Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah 
radliallahu 'anha, Suku Ouraisy dan orang-orang yang memeluk agama mereka, biasa tinggal 
di Muzdalifah dan memanggil diri mereka sendiri dengan Al Hums, sementara orang-orang 
Arab lainnya biasa tinggal di Arafah. Ketika Islam datang, Allah memerintahkan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk tinggal di sana (dengan waktu yang telah ditentukan) dan 
kemudian berangkat dari sana. Itulah yang dimaksud firman Allah: "Kemudian berangkatlah 
beramai-ramai dari tempat bertolaknya orang banyak". (OS. Albagarah 199). 


PES ANE ga PSA il سلتا‎ BIA SUN AA SAS 


Pa, 2 G ` 2 7 Z 2 2 A A Pa 
LES SBI EN sad Ja NG aa NGE 


LA 
Ane Ba A 


FAK Tx TAK y Gen 542 7و‎ A < G A Gen i 56 GN 56 no f; 4 
PENS amaha) Tran JO) ! آنه‎ Alie ا‎ 


A A 


EAE عليه‎ dua sa Un ta aan يوه‎ NS Ea s SU A3 
SA P %5 ans SE) aiaa 


2 


AN Po SIA AKI ak AERA 


= IG ML 


BN AAN An فيضو امن‎ [ JUAN G5 en SS ENG فيضو‎ 


cys 5. 2 AL ر‎ 4 
SAN ya 3 Ne 55 ASN) 


4159. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abu Bakr Telah menceritakan kepada 
kami Fudlail bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah Telah 
mengabarkan kepadaku Kuraib dari Ibnu 'Abbas dia berkata: seseorang berthawaf di ka'bah 
setelah bertahalul hingga dia bertalbiyah untuk haji. Apabila dia hendak pergi ke Arafah, 
maka hendaklah dia menyembelih unta, atau sapi, atau kambing kapan saja dia kehendaki 
jika hal itu mudah baginya. Jika hal itu terasa sulit, maka hendaklah dia berpuasa selama tiga 
hari pada waktu haji, yaitu sebelum hari Arafah. Jika ternyata hari terakhirnya dari tiga hari 
tersebut adalah hari Arafah, maka hal itu tidak mengapa baginya. Kemudian hendaklah dia 
berangkat untuk wukuf di Arafah dari waktu Ashar hingga menjelang malam. Lalu berangkat 
dari Arafah ketika orang-orang keluar darinya hingga sampai di Muzdalifah tempat mereka 
bermalam. setelah itu hendaklah mereka berdzikir kepada Allah dengan memperbanyak 
takbir, dan tahlil sebelum subuh tiba. Kemudian bertolaklah kalian dari Arafah karena orang- 
orang telah bertolak. Allah Ta'ala berfirman: "Kemudian bertolaklah dari tempat bertolaknya 
orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang." (OS. Albagarah 199). Hingga kalian melempar Jumrah. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 201 


<á 


des SAN e AL jasa ese 
Kohesi is gg NG i ANGETAN is) 


4160. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Abdul Aziz dari Anas dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 
'alaihi wasallam berdo'a, "RABBANAA AATINA FID DUNYA HASANATAN WA FIL AKHIRATI 
HASANAH WAOIAN ADZABAN NAAR (Ya Allah berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, 
dan lindungilah kami dari adzab neraka)." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 204 


dan I A 


Ken 0 LAK ajs > a ea هيماي‎ 
LS ا‎ O ا‎ TK 


P 


2 AE? م‎ r 


PA AA SI ASIN‏ ابن جر AE‏ مُلَيَكْدعَنْعَايِسَةَ 


7 4 


Aya Pe رضي ال‎ 


4161. Telah menceritakan kepada kami Oabisha Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibnu Juraij dari Ibnu Mulaikah dari Aisyah secara marfu' dia berkata: "Orang yang paling 
Allah benci adalah orang yang suka membantah dan sengit permusuhannya. Abdullah 
berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepadaku Ibnu Juraij 
dari Ibnu Mulaikah dari Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 214 


yen 1363 حأ ي میک و‎ PE Poin AS 0# Aei 


Pa ad e 


NE حَفِيقَةكهَبَيبَاهَْاكَ‎ BS قد‎ LAPA JAN سياس‎ KEKE رضي‎ 
KN LA La FAN ASN s PA YA السو ل الدب‎ ji گی‎ 
Ja Gi Sa ين تي ,قط‎ Í gan ANA GA GAN NGING َد كر تله َلك‎ 


2 


WI BE عَم‎ BEP Ss حَافُوااً‎ é SNI أَنَيَمُوتَ وَل آم‎ 
TE SA b) 


4162. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ibnu Juraij dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abu Mulaikah berkata, Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma berkata mengenai firman Allah: " Sehingga apabila para rasul tidak 
mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka) dan telah meyakini bahwa mereka 
telah didustakan..." (Yusuf, 110). Perlahan-lahan Ibnu Abbas pergi sembil memikirkan ayat 
itu seraya membaca ayat, Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman 
bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan 
Allah itu amat dekat". (Al Bagarah: 214). Lalu aku bertemu dengan Urwah, maka aku 
sebutkan tentang ayat tersebut kepadanya, dia pun menjawab: Aisyah berkata: demi Allah, 
tidaklah Allah berjanji kepada Rasul-Nya sedikitpun kecuali hal itu akan diketahui olehnya 
sebelum dia meninggal. Namun ujian demi ujian bagi para Rasul akan senantiasa ada hingga 
mereka merasa khawatir orang-orang yang bersama mereka akan ada yang 
mendustakannya. Aisyah seraya membaca: Mereka (para rasul) itu menyangka mereka akan 
didustakan. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 223 


Pp raj inka 3 Aap a WAN 


P 


LAN 


TT محمد‎ E EE ORA 
A3 Keran yea 


4163. Telah menceritakan kepada kami Ishaq Telah mengabarkan kepada kami An Nadir bin 
Syumail Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Aun dari Nafi' dia berkata; Ibnu Umar 
radliallahu 'anhuma apabila membaca Al Qur'an, beliau tidak berbicara hingga selesai 
membacanya. Pada suatu hari aku mengambil mushaf-nya, maka membaca surat Al Baqarah 
hingga selesai dengan hafalannya. Lalu dia berkata; tahukah kamu tentang apa surat ini 
turun? Aku menjawab; 'Tidak.' Dia berkata; surat ini turun tentang ini dan itu kemudian dia 
pergi." Dan dari Abdus Shamad Telah menceritakan kepadaku ayahku telah menceritakan 
kepadaku Ayyub dari Nafi dari Ibnu Umar mengenai ayat; "istri-istrimu adalah ladang bagimu 
maka datangilah ladang-ladangmu kapan saja sesuai yang kamu sukai".(QS. Albaqarah 223), 
Ibnu Umar berkata; yaitu mendatanginya dari kemaluannya. Diriwayatkan oleh Muhammad 
bin Yahyan bin Sa'id dari Bapaknya dari Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar. 


PM 


WI ga عَنَدُكَالَ کات الود‎ SN ارَضِيَ‎ EA مكدر‎ GAGÉ iii PN SAS 
FAN SA 5 2 SU SAYA ee جا مهام نور ايها‎ 


4164. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibnu Al Munkadir aku mendengar Jabir radliallahu "anhu berkata: Orang-orang Yahudi 
berkata: Apabila menggauli wanita melalui belakang maka mata anaknya akan menjadi 
juling'. Lalu Allah Subhaanahu menurunkan ayat: Isteri-isteri kalian adalah ladang kalian, 
maka datangilah ladang kalian dari mana engkau kehendaki." (QS. Albagarah 223). 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 232 


A 


SE NA ES AA اا بوعَامر‎ AA Bis 
bi Jaa SI NE ANA ebid TAG: الگا‎ pada 


r “5 


سار PAS MI jasa AL Ang‏ واا هنل ار 


- 5 و‎ 1 LE Nb Jana اقا‎ AS NAN 27 HA PER >, ول‎ 3 5 PANA 


GA 26 
HAN 


4165. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id Telah menceritakan kepada 
kami Abu Amir Al 'Agidi Telah menceritakan kepada kami Abbad bin Rasyid Telah 
menceritakan kepada kami Al Hasan dia berkata, Telah menceritakan kepadaku Ma'gil bin 
Yasar berkata, aku mempunyai saudara perempuan yang dilamar kepadaku. Dan Ibrahim 
berkata: dari Yunus dari Al Hasan telah menceritakan kepadaku Ma'gil bin Yasar. - 
diriwayatkan dari jalur lainnya- Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Telah 
menceritakan kepada kami Abdul Warits Telah menceritakan kepada kami Yunus dari Al 
Hasan bahwa saudara perempuan Ma'gil ditalak suaminya dan meninggalkannya hingga 
habis masa iddahnya. Kemudian dia meminangnya lagi, namun Ma'gil menolaknya. Maka 
turunlah ayat: Jangalah kamu halangi mereka untuk menikah lagi dengan suaminya. (OS. 
Albagarah 232). 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 234 


¿is ANS a رر تع عن ریب ڪن انأ‎ b JAN bê 


2. 


E E O ABA‏ ةالأخرى قي 
Prai EEPE LAN A3 NG JELAS ILK‏ 


4166. Telah menceritakan kepadaku Umayyah bin Bustham Telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai'i dari Habib dari Ibnu Abu Mulaikah, Ibnu Zubair berkata: Aku bertanya 
kepada Utsman bin Affan mengenai ayat: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta 
meninggalkan istri-istri (Al Bagarah: 234). Dia menjawab: Ayat itu telah dinasakh dengan 
ayat yang lain. Lalu aku bertanya: kenapa kamu menulisnya atau membiarkannya. Dia 
menjawab: Wahai anak saudaraku, aku tidak akan merubahnya sedikitpun dari tempatnya. 


PAN LANG TAH Wa KUA RE LA AH وَيَدَرُو‎ 
E E E E 
Ag pry و‎ ANAK NASA جَمَل‎ ND KA Si Anta AYAH MAU aa 
قن‎ AE II جت وهو‎ TT 

JG AL JG yan Ga EMS e الماك‎ a 5 NG 
MAMA PEISEN A it 
جت لول اله ای فد‎ LAS) Ge ف و‎ LEK pa Ke SALA Ala J6 

3 


ikan KAB SENG KI AN Aa 
PENA AE LN AE AS بن يو سف‎ TA A 


MEA BEM Aa هزوا يعداو‎ SIG عباس‎ gê aé iji 


A Pa SA 


4167. Telah menceritakan kepada kami Ishaq Telah menceritakan kepada kami Rauh Telah 
menceritakan kepada kami Syibl dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid mengenai firman Allah: 
Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri (Al Baqarah; 234). 
Ayat ini menerangkan wajibnya iddah di rumah keluarganya. Lalu Allah menurunkan ayat; 
Dan orang-orang yang akan mati di antara kami dan meninggalkan istri-istri, hendaklah 
membuat wasiat untuk istri-istrinya yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya 
dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa 
yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Mujahid berkata; 
Allah telah menjadikannya sebagai penyempurna dalam hitungan setahun yaitu tujuh bulan 
dan dua puluh malam sebagai wasiat. Apabila dia ingin, maka dia menempati sesuai wasiat 
tersebut. Namun jika ia ingin keluar, maka itu sudah menjadi kehendaknya. Itulah yang 
dimaksud firman Allah Ta'ala: Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu. 
Maka Iddah adalah perkara yang wajib. Perawi mengaku itu dari Mujahid. Atha berkata; Ibnu 
Abbas berkata; "Ayat ini telah menghapus 'iddah di rumah keluarganya sehingga ia ber'iddah 
di tempat yang ia kehendaki, yaitu firman Allah Azza wa Jalla: 'Tanpa keluar rumah.' Atha 
berkata; 'Jika dia berkehendak, maka dia beriddah di rumah keluarganya dan tinggal sesuai 
wasiatnya.' Namun jika dia berkehendak, ia keluar darinya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: 
"Maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka 
senidiri." (QS. Albaqarah 240), Atha berkata; kemudian turun ayat mirats (mengenai warisan) 
yang menghapus mengenai tempat tinggal, maka dia boleh beriddah sesuai kehendaknya 
tanpa harus tinggal dirumahnya. Dan dari Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Warqa dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dengan redaksi yang serupa. Dan dari Ibnu Abu 
Najih dari Atha dari Ibnu Abbas dia berkata; 'ayat ini telah menghapus 'iddahnya di rumah 
keluarganya sehingga ia ber'iddah di tempat yang ia kehendaki, yaitu firman Allah Azza wa 
Jalla: 'Tanpa keluar rumah.' 


4 A g g 
مه‎ A 212 NS ووت‎ E MN ES AKU 
٣ ر ور‎ a م ےر وور‎ 


Aan AAS بن‎ Aan res Menteng a رع‎ 


Ke lis AA CBU jas NG وڪ و َعَم‎ sok LEE ey 
moa K PE Uk ea Eis AN LAI رَجُل في جَان ب الكو‎ 
áes Pegang, angi ban gan WE NIBA 3S SS 
Pay NT PEN a S 


4168. Telah menceritakan kepada kami Hibban Telah menceritakan kepada kami Abdullah 
Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Aun dari Muhammad bin Sirin dia berkata: 
Aku duduk di sebuah majlis yang di dalamnya ada sekelompok orang-orang Anshar, di 


dalamnya ada Abdurrahman bin Abu Laila, lalu aku menyebutkan Hadits Abdullah bin Utbah 
yang menceritakan tentang Subaiah binti Al Harits. Maka Abdurrahman bin Abu Laila 
berkata: 'Akan tetapi pamannya tidak mengatakan hal itu. Lalu aku katakan, aku berani 
bertanggung jawab jika aku berdusta tentang orang yang berada di sisi Kufah -seraya 
mengeraskan suaranya-. Kemudian aku keluar dan bertemu dengan Malik bin Amir, atau 
Malik bin Auf. Aku berkata; Bagaimana menurut Ibnu Mas'ud tentang orang yang telah 
ditinggal mati oleh suaminya padahal dia dalam keadaan hamil? Dia menjawab: Ibnu Mas'ud 
berkata, 'Apakah kamu akan memberatkannya dan tidak memberinya rukhsah, padahal 
sungguh telah turun surat Annisa' yang pendek setelah surat yang panjang (Al Bagarah)?. 
Ayyub berkata, dari Muhammad Aku bertemu dengan Abu Atiyyah Malik bin Amir. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 238 


LA 
£ 


ANGAS LG E Oa Pan LA 2 و‎ A 5 ر ارا ررد‎ 
NGAEN مُحَمَّدِعَنَعَبِيدَةعَنْعَرَضِي‎ Kasa خب رَناهِشَامْعَنَ‎ KN A حَدَتْمَاعَيِّداللّه‎ 


LA N 


ZG 


PAS A ح و حَدَكْنِي عَبَدُالوَحمَنِحَدَتَمَايَحْيَى‎ a sa EN be ba) 


Pep 
g 


GAN pI ka a 9 LAN صل‎ ANIS KAN رض‎ Joé et pé ias 


A 


dg 
IM 


Pe rak HE 25 SAN ملا‎ NE SE Ja Jange APENES 
156 


4169. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Yazid Telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari Muhammad dari Abidah 
dari Ali radliallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: Dan telah menceritakan kepadaku Abdurrahman Telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Sa'id dia berkata, Telah menceritakan kepada kami Hisyam dia 
berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Abidah dari Ali radliallahu "anhu 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada hari perang khandak: "Mereka telah 
menyibukkan kita dari shalat wustha yaitu shalat asar, hingga matahari terbenam, semoga 
Allah memenuhi kuburan dan rumah mereka atau perut -Yahya merasa ragu- mereka 
dengan api." 


0 2 (Ta r 2 Ns د‎ 2 0 21 MAWI م 2س‎ KG - Pa 
BEAN SEA SAE بنا بي‎ Je bi SS ASI حدثتامسد‎ 


REI ضرمي‎ ea PANAS كم قال‎ 358 
ت‎ KONE sahé كانت‎ ga gê الصَّكَوَاتَوَالصَّلَاةَالَوْسَطَى و‎ JAN الى‎ 


4170. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ismail bin Abu Khalid dari Al Harits bin Syubail dari Abu Amru As Saibani dari Zaid bin 
Argam dia berkata, "Kami berbincang-bincang pada waktu shalat. Seorang dari kami 
berbicara dengan temannya karena ada satu keperluan, hingga akhirnya turunlah ayat: "Dan 
berdirilah untuk Allah dalam shalatmu dengan khusyu". Lalu kami diperintahkan untuk 
diam." 


SEN NG 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 239 


SANA, PE عن افع‎ MIS ن يو سف‎ NE Sis 
Haa A ERF ig ا‎ AI 
KA lau ea SASE Kadas 55 


وي 


kik ea NG‏ دنه bh an SAKA‏ فوم كلو اعدم 


NGA AA A Ker UN aé | kabah A Aka 


22 و‎ 5; z 2 l-7 4 ا رص ر‎ 2 2 
Jaka WES 3 PA ALA PAI SIK 3 


Da 


MERA Den KI SA ASIN مْسَتَقبِلِيبَاقَالَمَالِكُكَالَ‎ Aé 


وَسَلمَ 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami‏ .4171 
Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma apabila ditanya tentang shalat‏ 
khauf dia menjawab, "Seorang imam maju bersama sekelompok orang, lalu shalat satu‏ 
rekaat bersama mereka. Sedangkan sekelompok yang lain yang berada antara imam dengan‏ 
musuh belum mengerjakan shalat. Jika orang-orang yang shalat bersama imam telah selesai,‏ 
mereka mundur ke tempat orang-orang yang belum shalat dan mereka belum salam.‏ 
Kelompok yang belum shalat maju dan shalat bersama imam satu rekaat. Imam pergi dan dia‏ 
telah shalat dua rekaat. Maka semua dari dua kelompok itu berdiri dan menyempurnakan‏ 
shalat mereka satu rekaat, satu rekaat, setelah perginya imam. Setiap kelompok itu telah‏ 
menyempurnakan dua rekaaat. Jika keadaan lebih menakutkan daripada itu, mereka shalat‏ 
dengan berjalan kaki atau dengan menunggangi tunggangan, baik menghadap giblat atau‏ 
tidak." Malik berkata, Nafi' berkata: "Saya tidak melihat Abdullah bin Umar menceritakannya‏ 
melainkan dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam."‏ 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 240 
03 2 r RAW nz » 3 23 Padha كه ل‎ SAS Pap 
AAN ریب بن‎ A مید ین الا شو دو یر ید بن زر بع قالا‎ Bag نا ي الأ‎ BAE Bae 
0 کر‎ KA - 2 LA . SA RI EAA 22 ژر‎ NAS SC E f م واه‎ 
En ANG SE ALE as NANGI E 
< AG ASAM ا ر ع سي قور‎ AN 225 Wat | الخد‎ Aa Ul و‎ ai 2 
ل تدعهايَاابّنَ‎ WES خْرَىفلِمم‎ Gani زواج إلى قوٌ له غير إخرّ‎ 
2 57 19 9 w WA 
هذا‎ 33 HA NG aab yan EE ia 
4172. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Al Aswad Telah menceritakan kepada 
kami Humaid bin Al Aswad dan Yazid bin Zurai'i keduanya berkata; Telah menceritakan 
kepada kami Habib bin Syahid dari Ibnu Abu Mulaikah dia berkata; Ibnu Zubair berkata; Aku 


bertanya kepada Utsman tentang ayat yang terdapat dalam surah Al Baqarah yaitu: Dan 
orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, -hingga ayat-; 'tanpa 


keluar rumah. (Al Baqarah; 234). Dia menjawab: Ayat itu telah dinasakh dengan ayat yang 
lain. Lalu aku bertanya: kenapa kamu menulisnya? Dia menjawab, Wahai anak saudaraku, 
apakah kamu akan meninggalkannya? aku tidak akan merubahnya sedikitpun dari 
tempatnya. Humaid berkata, atau perkataan yang serupa dengan ini. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 260 


sê pana AAA وهي ا خي يوش ڪَ ناين ش هاب‎ . BE KA SS 


FG laal Mega SAM Aci NN TN رسو‎ NG NGALA BLN Ge 585 3 


iba ب و ڪر‎ Na BINI SAS S3) 


4173. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahab Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan 
Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda:: "Aku lebih berhak untuk ragu dari pada Ibrahim 'Alaihis Salam ketika ia berkata, 
"Wahai Tuhanku perlihatkanlah kepada saya bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang 
yang telah mati, " Allah berfirman: "Apakah kamu tidak beriman?" Ibrahim berkata: "Tentu 
aku telah beriman, hanya agar hatiku lebih mantap." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 266 


14 


Kotinis : کیک‎ ANN ea PE AA an pa dia 


Va panah قَالَقَالَ 2972 ا‎ miaa LS An بنا‎ SSL Kis و‎ aa 
A &, 25 -4A 0 0 کہ “ب‎ ew عله و‎ / 2 
ير تایودا دک انكو ولج قَالُوا‎ Ss Sena : De 


بے ر 4 A‏ 


a ERS par ISIS فَعَضِبعْمَرُ‎ iN 
gisti a iais صر‎ ga GAE َفْسَكَ‎ ga NBA 2 Nana bah 
Kn AA Ae- بِطاعَةَ للَهِعَرٌ‎ jas HA عَم لِقَالَ ابَمُعَبَاسِلِعَمَلِكَالَعْمَُلِرَ‎ 

KAA Li ee Ia 


4174. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami Hisyam 
dari Ibnu Juraij Aku mendengar Abdullah bin Abu Mulaikah bercerita dari Ibnu Abbas dia 
berkata, dan aku juga mendengar saudaranya yaitu Abu Bakr bin Abu Mulaikah bercerita 
dari Ubaid bin Umair dia berkata: Pada suatu hari Umar radliallahu 'anhu berkata kepada 
para sahabat Nabi shallallahu "alaihi wasallam: Menurut kalian berkenaan dengan apakah 
ayat ini; "Adakah salah seorang dari kalian yang ingin memiliki kebun.... (al Baqarah; 266). 
Para sahabat menjawab: 'Allahu Alam." Maka Umar pun marah, seraya berkata: Katakan 
kami tahu atau kami tidak tahu. Kemudian Ibnu Abbas berkata; 'aku mengerti sedikit tentang 
ayat itu ya Amirul Mukminin. Umar berkata: Wahai anak saudaraku, katakanlah! Jangan 
kamu cela dirimu sendiri. Ibnu Abbas berkata: ayat itu membuat sebuah perumpamaan 


Gx 


tentang suatu amalan. Umar berkata: Amalan apakah? Ibnu Abbas menjawab: tentang suatu 
amalan. Umar melanjutkan: yaitu tentang seorang laki-laki yang kaya, lalu dia beramal 
dengan menta'ati Allah Azza Wa Jalla. Kemudian Allah mengutus syetan kepadanya. Maka ia 
pun melakukan maksiat hingga ia tenggelamkan amalan kebaikan yang telah dilakukannya. 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 273 


KESAL شر يكبن ي مر‎ BAE HAL NASA رمعم‎ ea 
ale Ye SANG A ELÁN رضي‎ pa ajaa AE PENA A 


A A 


SAS N ENS ape Ke Aa As 


Bus SEN KESTEN PAS) KAA) 


4175. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abu Namir 
bahwa Atha bin Yasar dan Abdurrahman bin Abu 'Amrah Al Anshari keduanya berkata: Kami 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan satu atau 
dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang 
yang tidak meminta-minta dan menunjukan kemiskinannya kepada orang lain. Jika kalian 
mau, bacalah firman Allah: "Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain." (Al Bagarah: 
273). 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 275 


Sali La ea 5 JAENA NA aka خا حه‎ 
KAA لاله صل‎ gan AN BUNG AI Senin ريا‎ 
Ag KES Sea 


4176. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Giyats Telah menceritakan 
kepada kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan 
kepada kami Muslim dari Masruq dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; 'Beberapa ayat 
terakhir dari surat al Baqarah turun mengenai riba. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
membacakannya kepada orang-orang, kemudian beliau mengharamkan jual beli khamr 
(minuman keras). 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 276 


SAMA LS ar ita BAN AES a MES E E: 23 An SAS 


d 


E KADES iia 55 Med. PARA HEH BK 2" o 


EK. NG 


Z A A 


PANS حَرَّمَ التَجَارَ‎ KANEA BA Ca en PET AN TAES 


4177. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid Telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman Al A'masy Aku mendengar Abu ADluha 
bercerita dari Masruq dari Aisyah dia berkata; Tatkala turun beberapa ayat terakhir dari 
surat Al Baqarah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu membacakannya di 
masjid. Kemudian beliau mengharamkan jual beli minuman keras.' 


Bab: [Bab] Surat al Baqarah ayat 279 


T ena Atuh 
PERAI SAN pena AS SIS 5 KE MEN حَدَدْنِي محمد‎ 


AL Pd 


TEREE DIAN FA ر تايا تم آخر ور‎ AW 
PAGE Aam 


4178. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Gundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur dari Abu Dluha dari 
Masrug dari Aisyah dia berkata, Tatkala beberapa ayat terakhir dari surat Al Bagarah 
diturunkan, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membacakannya di masjid dan beliau 
mengharamkan jual beli minuman keras." 


Bab: [Bab] Surat al Baqarah ayat 280 


- 2.9 A „2 Torg R و م‎ a رو‎ ML 
SEGI AE الضحى‎ NE ENG) gana byé San apaa Ji و‎ 
bah ib kaa LEAN A 2533 ANG سو‎ pa NENG LAN 


“ 


27 Iag ےک مال‎ LA 
Sa 
. DA 
wai اين‎ 1 


4179. Dan Muhammad bin Yusuf berkata kepada kami; dari Sufyan dari Manshur dan Al 
A'masy dari Abu Ad Dluha dari Masruq dari Aisyah dia berkata; Tatkala beberapa ayat 
terakhir dari surat Al Baqarah diturunkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri 
membacakannya kepada kami kemudian beliau mengharamkan jual beli minuman keras.' 


KAP aan SS‏ دافا JAN a g4‏ آ خر 
GT Ia sa 3 NAN AA 4]‏ 


4180. Telah menceritakan kepada kami Oabishah bin Ugbah Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Ashim dari As Sya'bi dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata, Ayat 
terakhir yang di turunkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah ayat tentang riba." 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 284 


JSI é KAN ga NANG peka عَنّش‎ GAN Se YEN SAS SA a ka 
LAN اماي‎ aa) Ia AA AE عه‎ 51 4A يَهِوَسَلَموَهُوَ‎ A KALA 


ginasi 


4181. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah menceritakan kepada kami An 
Nafali Telah menceritakan kepada kami Miskin dari Syu'bah dari Khalid Al Hadza dari 
Marwan Al Ashfar dari salah seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yaitu Ibnu 
Umar; bahwa ayat; "Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau 
menyembunyikannya" (al Baqarah: 284) telah di naskh.' 


Bab: [Bab] Surat al Bagarah ayat 285 


LA 


Au SABUNG 3 SEGEL ea a) SAS 


LA 


sê A3 عُمَرَ‎ a ng 


Tea EA AA 
1l ره‎ SA 21 Lag ع بوي‎ 
أو تخفوة) قال نسحت االا يه التى بَعَدها‎ 

4182. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur Telah mengabarkan kepada kami 

Rauh Telah mengabarkan kepada kami Syubah dari Khalid Al Hadza dari Marwan Al Ashfar 

dari salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang aku kira Ibnu Umar 

mengenai firman Allah: "Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau 
menyembunyikannya" (Al Bagarah: 284). Ibnu Umar berkata: Ayat ini telah dinaskh oleh ayat 
sesudahnya. 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 7 
MAL PN AMANI KUTA LUNA 
أي مليكةعن لقا بر حم‎ NG ANANG يدبن ب‎ ra NGANG 


DIET ASN Far سكم هذه الكَيه‎ SA gen NENG NGE saé 
Esir KAE AAE se ik ki مُحَكُمَاتٌ هنَأ‎ AT مته‎ ML 


2 


AS SANA a PA GALANG Nan a ai AS 
r Z ص ر‎ A 0 wW g صر‎ 
LA hoá ASA A رَبَنَاوَمَايَدَ كر لاأ ولو‎ satak 5 A4 js 


AANG Sa MEI ON AS gas an 


4183. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Ibrahim At Tustari dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al Qasim bin Muhammad dari 
Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membaca ayat 
ini; "Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat- 
ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al Our'an dan yang lain (ayat-ayat) 
mutasyaabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka 
mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat darinya untuk menimbulkan 
fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan 
Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman kepada Al Our'an 
seluruhnya dari Rabb kami. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang- 
orang yang memiliki akal pikiran. (Ali Imran: 7). Aisyah berkata: kemudian Rasulullah 
shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti 
sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang 
disebutkan oleh Allah, Maka Waspadalah kalian terhadap mereka!" 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 36 


BN PEN TA Pe Key ANE AS‏ عَنْسَعِيدٍ ذالم عن 


A 06 


: KALIAN SY 3 Agan „aiaia sae á feanii TEA Ge Ag 1 


2.9 P Ma GADA Soto ab ak ane 2 24 - 0 Z 
aAA هر‎ SEGNE ANG, ن‎ NGA NG WA jes N 


A E ET 
جم‎ NNa NA 


4184. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan kepada 
kami Abdurrazaq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al 
Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali setan akan menyentuhnya ketika ia lahir, 
sehingga mereka menangis keras karena sentuhan setan tersebut, kecuali Maryam dan 
putranya." Lalu Abu Hurairah berkata; "Jika kalian mau bacalah; "dan aku mohon 
perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau 
daripada syaitan yang terkutuk." (Ali Imran: 36). 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 77 


EA ALE JA Ga KENARI pA PI bi 2 ast eiis 
Pegat ja Na ar حلت وين صر ليا‎ yag sana الَمُعَنَهُكَالَكَالَرَ ا عله‎ 


ضع ور A‏ 


KET ps AN AKNG كل‎ Sa NYA arak AKA NY 


A 


oa : 
Si 


AAS i e ATI EAEL si 
EMIS NÉ eo گات ل بر‎ A NGING NE ANa 


5 


- 7 و 2 % 0020 7 ور‎ PALA KN 03 
SEA In Au Kl in PA 


7 
aK. 
Lap WA 


4185. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu dia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah palsu 
atas sesuatu, yang dengannya ingin merampas harta seorang muslim, maka ia akan 
berjumpa dengan Allah sementara la murka kepadanya." Sebagai pembenaran hal itu Allah 
telah menurunkan ayat: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah 
dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat 
bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak 
akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. 
Bagi mereka azab yang pedih." (Ali Imran: 77). Maka Asy'ats bin Oais masuk seraya bertanya: 
Apa yang dikatakan Abdurrahman kepada kalian? Kami menjawab: begini dan begitu. Dia 
berkata: ayat itu berkenaan denganku: Aku mempunyai sebuah sumur disebidang tanah 
milik sepupuku. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: yang 
menjadi keputusan sekarang adalah pengakuanmu atau sumpahnya. Aku berkata, 'Kalau 
begitu dia yang bersumpah ya Rasulullah! Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah palsu atas sesuatu, yang dengannya ingin merampas harta seorang 
muslim, dan dia menjadi pelaku kejahatan karenanya, maka ia akan berjumpa dengan Allah 
sementara la murka kepadanya." 


22 AG 24? A KA دوم‎ A 2A si 2 AN ka a ا ر‎ 
5-4 7 LA 
2 


Kuk- Ban sad pan GN EEEE عد اله‎ 


A 


Wi Ga sal ahan?‏ من AES FU l AANG Eda‏ إلى 
aN aT‏ 

4186. Telah menceritakan kepada kami Ali yaitu Ibnu Abu Hasyim dia mendengar Husyaim, 
Telah mengabarkan kepada kami Al 'Awwam bin Hausyab dari Ibrahim bin Abdurrahman dari 
Abdullah bin Abu Aufa radliallahu 'anhuma bahwa seorang laki-laki menjual barang di pasar, 
lalu dia bersumpah bahwa di telah memberikan barangnya padahal belum dia berikan, hal 
itu dia lakukan untuk merayu seorang muslim agar membeli barangnya. Maka turunlah ayat: 
"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah 
mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, 
dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka 


pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih." 
(Ali Imran: 77). 


Z 
5 LA 
. 


ر يمام و وه 3 2 27 ر ار ےو 2( و ور 2 2,2 7 CA NE EU 0 ls‏ 
Pa‏ 


A DA 
Te BATU E ° SANA ددريو ةر دج م اه‎ 1 tu, < ا‎ 
ذَعَتٌ على‎ (gas Sa ai 333 PNG He SSS 


و 28 7 4 

SN kada ela aé NATA الله و‎ AA عباس قال رشو‎ uji SAN 
Ban AA ARA وها باه‎ STA م‎ Ge aman La 
aké LAN لْيَمِينْعَلَ‎ Ale Put NABA NK US 1A NJÊNG قد کو‎ 


4187. Telah menceritakan kepada kami Nashr bin 'Ali bin Nashr; Telah menceritakan kepada 
kami "Abdullah bin Daud dari Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah bahwa dua orang wanita pernah 
menjahit kulit di sebuah rumah atau di sebuah kamar. Lalu salah seorang dari mereka keluar 
seraya membawa alat jahitnya ditelapak tangannya. Lalu dia menuduh temannya yang 
mengambil. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau orang-orang di benarkan sesuai dengan 
pengakuannya maka akan hilanglah darah dan harta suatu kaum. Ingatkanlah ia dengan 
Allah dan bacakanlah kepadanya firman Allah: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar 
janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka..." (Al Imran: 77). Lalu perempuan itu 
mengakuinya. Kemudian Ibnu Abbas berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya sumpah itu berlaku bagi orang yang dituduh." 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 64 


BALAI و‎ 


BNN SAN PAN NE اهي بمو سى عن همام عَنْمَعْمَر حو‎ | SAS 
NG NE Sasa a 
MEN SAN اٿ يني و د رسو‎ NANGA Su حَدَكْنِي أو‎ 
ERA ليو َل‎ EA من‎ a 


A 


ANANA A KA ml MBP ASN bi Jadi; MAAN 
JAWA NG Ba انتم قال قدعِی كف قر‎ KERA KERA AGA, 


a‏ عو 


PAN AAN الي يرما‎ EN Kana a بين يڌ يقال‎ SUA هرقلا‎ 


2, 


Nan Sai عبد اله ر بن‎ AAN ga 


A 


ARI قا‎ Pa, 


jala GAJI an Fa اأَصْحَابي حلفي‎ AIA sa ES Ba 


- 
م 


LARIN PAMA saia قال ابو‎ AIA NA ENY Mág é 
o Pen SS NI KPA 2 IL 4 ya 


A 2 وه‎ 222 vá 


قل اومن باب ملك قال فلتلا قال ھل EAE ANRA P SAS‏ 


AR TS‏ لمت لايل 


* 
wé A 


Cab Peak at AG SEL CSI ASET 
D. صَانِعٌفِيبَاقَالَ‎ Un al NENAS ونضم قال ل‎ 


ر کر ا 


D pe‏ لتلا تالجم 
SA JAS‏ عَنْ ae 2550008 a -£ VIRE -£ An‏ 


33 آبَايِهمَلِكُ قَلَثُ‎ ٤ Dad PETI SAI P G LAS 


Pa 


LA 


JANG asa NAN TPA TAU ee Bit ES sa La AL 
+ IKAT SAE IE AN SL, A APRS jadian 
را‎ sana يَوَكداً‎ jak GAN ESA NA NAN 
بد ونم‎ PAWON 35 MENAATI IL ISIS PER Gaib 
a In SAE PIR gg SENANG 95 يدو‎ IA عمك‎ EK A 
 لكبت شل‎ MN galah NS sêla NG Na sa Hi PA | Ka an 
JG Jaka ENYA ae LE Genk Jadul sis KAI X3 


4 


Áá aJ ابو‎ Aa KAI BIMAS ESEK BENG SIB NAN 


lis A لما 5ة‎ ٣| KI NAWAY Ku, Tg REAA ا کے قال‎ ABANG 
ASI sisa ESL Gaal كاو‎ HI SEN AI AG كم قال قلت‎ AG غ قال‎ 
<, ع وى‎ we Lotat 7 و‎ 24.4 A £ Tt < TANG 

PEN AAA ساس ساس‎ 35 GN 


SN ANA AI KAN bel eh se Dg‏ وَسُولٍ 
ا صل Set mba pain BN Ia sal‏ 


A 


r 


NG PAEA ng PARNE ASIN الؤُوم سَلَامْعَلَ مَنَ انب‎ 


Sean IN MEN JANG Sea MAL our CURATARE sk Ad أَجُر‎ 


> a11 A و‎ 


KEN E A AN) Nan 
PANA jenge NENG pan PANA LA عِنَدَمُوَ‎ PAN E 


£ 


Paya Ba AG Ati بني الْأَصَفَرِ‎ BIASA ابن آي‎ AN 


4 r 


LG ARTET An 


2 


NGA SPSS, Sen Bi hi 


=. 


TE la LN د آحِرَ‎ ua 


LSI a a, EPA sida َحَاصُواحَيّصَةٌ خم الَو‎ 


KEN حي دو لدو‎ SAN AK in NG NTEN 


4188. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa dari Hisyam dari Ma'mar; Demikian 
juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin 
Muhammad, Telah menceritakan kepada kami 'Abdur Razzag, Telah mengabarkan kepada 
kami Ma'mar dari Az Zuhri berkata; Telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah 
bin 'Utbah berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibnu 'Abbas berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Abu Sufyan dari lisannya ke lisanku, ia berkata: Aku berangkat pada masa-masa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam diutus. Dan ketika aku berada di Syam, ada sebuah 
surat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada Kaisar Ramawi, yang membawa 
surat itu adalah Dahyah Al Kalbi, lalu ia menyerahkan kepada pembesar Bashrah, kemudian 
pembesar Bashrah menyerahkannya kepada Kaisra Ramawi. Abu Sufyan berkata: Maka 
Kaisar berkata: Apakah di sini ada seseorang yang berasal dari kaum orang yang mengaku 
nabi ini? Mereka menjawab: 'Ya.' Lalu aku dipanggil bersama orang-orang Quraisy. Kami pun 
masuk menemui Kaisar, kemudian disuruh duduk dihadapannya. Kaisar berkata; Siapakah di 
antara kalian yang lebih dekat nasabnya dengan orang yang mengaku nabi ini? Abu Sufyan 
berkata: Aku menjawab: 'Aku.' Lalu mereka mendudukkanku lebih depan lagi. Sedangkan 
para sahabatku duduk dibelakangku. Kemudian dipanggilah penerjamah. Kaisar berkata, 
Katakan kepada orang ini, bahwa aku akan menanyakannya tentang orang yang mengaku 
nabi itu, apabila ia berdusta, maka dustakanlah. Abu Sufyan berkata: Demi Allah, kalaulah 
berdusta itu menguntungkanku tentu aku akan berdusta. Kaisar bertanya kepada 
penerjemahnya, Bagaimana kedudukannya diantara kalian? Aku menjawab, ia mempunyai 
kedudukan diantara kami. Kaisar berkata; Apakah dari nenek moyangnya ada seorang raja? 
Aku menjawab: 'Tidak ada.' Kaisar bertanya: Apakah kalian menganggapnya sebagai 
pendusta sebelum ia menyerukan dakwahnya? Aku menjawab, Tidak.' Kaisar bertanya, 
'Apakah yang mengikutinya dari kalangan bangsawan atau dari kalangan orang-orang 
lemah? Aku menjawab; 'Bahkan dari kalangan orang-orang yang lemah." Kaisar bertanya: 
'Apakah jumlahnya semakin banyak atau semakin berkurang? ' AKu menjawab: 'Semakin 
bertambah. Kaisar berkata, 'Apakah diantara pengikutnya ada yang murtad setelah ia masuk 
Islam, karena menyesal dan benci kepadanya? Aku menjawab, "Tidak ada.' Kaisar bertanya, 
Apakah kalian memeranginya? Aku menjawab, Ya. Kaisar bertanya: 'Bagaimana kalian 
memeranginya? Aku menjawab: kami memeranginya secara bergantian kadang kami 
menang, dan kadang kami yang kalah.' Kaisar bertanya: Apakah ia berkhianat? Dan kami 
tidak tahu apa yang dia lakukan sekarang. Abu Sufyan berkata: Demi Allah, Tidak ada yang 
dapat aku katakana kecuali itu. Kemudian Kaisar berkata: Apakah ada yang menyerukan 
sebelumnya seperti apa yang ia serukan. Aku menjawab: Tidak. Lalu Kaisar berkata kepada 
penerjemahnya: "Katakan padanya, Sesungguhnya aku tanyakan padamu tentang nasab 
keturunannya, lalu kau sebutkan bahwa ia mempunyai nasab yang terhormat, memang 
begitulah para rasul, mereka diutus (dari keluarga) yang mempunyai nasab luhur di antara 
kaumnya. Aku tanyakan padamu apakah ada seseorang dari kalian yang menyerukan kepada 
hal ini sebelumnya, engkau jawab belum pernah, menurutku, Bila ada orang yang pernah 
menyeru kepada hal ini sebelumnya, niscaya aku akan berkata: 'Dia Cuma mengikuti 
perkataan yang pernah diucapkan sebelumnya.' Aku tanyakan apakah kalian pernah 
menuduhnya berdusta sebelum ia mengatakan ini (mengaku menjadi Nabi), kau jawab 


belum pernah. Aku tahu tidaklah mungkin ia meninggalkan perkataan dusta kepada manusia 
kemudian dia berani berbohong kepada Allah 'azza wajalla. Aku tanyakan apakah kakek- 
kakeknya ada yang pernah menjadi raja, kau jawab tidak ada. Menurutku, Bila ada di antara 
kakek-kakeknya menjadi raja, pasti aku katakan: 'Dia hanya ingin mengembalikan kekuasaan 
leluhurnya.' Aku tanyakan kepadamu, apakah pemuka-pemuka masyarakat yang menjadi 
pengikutnya ataukah orang-orang lemah di antara mereka, kau jawab, orang-orang lemahlah 
yang mengikutinya. (Aku tahu), memang orang-orang lemahlah pengikut para rasul. Aku 
tanyakan kepadamu, apakah mereka bertambah atau berkurang, kau jawab bahwa mereka 
selalu bertambah. Begitulah halnya perkara iman sampai ia sempurna. Aku tanyakan 
kepadamu, apakah ada seseorang yang murtad karena benci kepada agamanya setelah 
memeluknya, kau jawab, tidak ada. Begitulah halnya perkara iman ketika telah bercampur 
pesonanya dengan hati, tidak seorang pun membencinya. Aku tanyakan kepadamu, apakah 
ia pernah berkhianat, kau jawab, belum pernah. Begitulah para rasul, mereka tidak pernah 
berkhianat. Aku tanyakan kepadamu, apakah kalian memeranginya dan dia pun memerangi 
kalian, kau jawab, bahwa itu memang terjadi, dan peperangan kalian dengannya seimbang. 
Kadang kalian menang dan kadang kalah. Demikian juga para rasul, mereka mendapati 
berbagai ujian lalu memperoleh hasil yang baik. Lalu Kaisar bertanya: "Dia menyuruh kalian 
untuk apa?" Abu Sufyan berkata: Aku menjawab: "Dia menyuruh kami agar menyembah 
Allah semata dan tidak mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. Dia juga melarang kami 
dari menyembah sesembahan nenek moyang kami. Serta menyuruh kami untuk shalat, 
berkata jujur, menjaga kehormatan, menepati janji dan menunaikan amanah." Kaisar 
berkata, Ini adalah sifat nabi. Aku tahu bahwa dia akan diutus, tapi aku tidak menyangka 
bahwa dia dari (bangsa) kalian. Jika apa yang telah kau katakan adalah benar, maka ia akan 
dapat memiliki tempat kedua kakiku berdiri ini. Demi Allah, jika saja aku dapat memastikan 
bahwa aku akan bertemu dengannya niscaya aku memilih bertemu dengannya. Jika ada di 
sisinya, pasti aku cuci kedua kakinya (sebagai bentuk penghormatan)." Abu Sufyan berkata: 
Kemudian ia meminta Surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan membacakan. Isi 
surat itu; BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM (dengan nama Allah yang maha Pengasih lagi 
maha Penyayang). Dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya kepada Heraclius penguasa 
Romawi, semoga keselamatan menyertai siapa saja yang mengikuti petunjuk (kebenaran). 
Amma Ba'du. Sesungguhnya aku menyerumu untuk memenuhi panggilan Islam, masuk 
Islamlah niscaya engkau selamat. Dan masuk Islamlah, niscaya Allah akan memberikan 
pahalaNya padamu dua kali lipat. Tapi jika engkau berpaling (menolak), maka engkau akan 
menanggung seluruh dosa orang-orang Romawi. Dan "Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, marilah 
(berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan 
kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan 
sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan 
selain Allah'. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa 
kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah) "". Setelah ia selesai dengan 
bacaannya, terjadilah kegaduhan di antara para pembesar Romawi yang ada di sekitarnya, 
dan menjadi semakin ribut, sehingga aku tidak tahu apa yang mereka katakan. Lalu keluarlah 
perintah, dan kami dibawa keluar. Abu Sufyan berkata: Ketika aku dan kawan-kawanku telah 
keluar dan menyelesaikan urusanku dengan mereka, aku berkata pada mereka, "Urusan 
Ibnu Abu Kabsyah telah menjadikan ia ditakuti oleh raja-raja Bani Al Ashfar (kulit kuning)." 
Abu Sufyan berkata, Demi Allah. Aku senantiasa meyakini bahwa Muhammad akan meraih 
kejayaan, hingga akhirnya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku. Az Zuhri berkata; lalu 
Kaisar Ramawi menyeru para pembesar Ramawi dan mengumpulkan mereka di rumahnya. 
la berseru; Wahai bangsa Ruum, Apakah kalian mau menang dan jaya selama-lamanya? Dan 


kerajaan kalian tetap langgeng? Lalu mereka berontak dengan marah dan melempari pintu, 
hingga pintunya ditutup. Lalu Kaisar berkata: Sesungguhnya aku hanya ingin menguji kalian 
apakah kalian masih mencintai agama kalian atau tidak, dan sungguh aku telah melihat 
kalian dalam keadaan yang aku sukai. Lalu merekapun bersujud dan ridla atas ungkapan 
kaisar. 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 92 


AN مالك رضي‎ PAN NI ALE مالك عَنَإِسَحَاقَ بْنِ‎ 55 PAWAKA ia حد‎ 


SSS GAS pala gal SIS ES AISI SNI بو‎ NG) aga 
EE AAA Sana Ar, AN PAN كَانَرَسُو‎ Gama A 


- Gin Gn ALa? صو‎ AE E A ا‎ 5 A 
BIASA gan UII PE Ka AG 2 ANE آنزلت‎ 
A Z g Ban 4 AN انه > ودس لاي عم‎ TA Az 
Gh جُو‎ MSI GN GE SA EN و‎ ii SAN CS 


IM 


+ ور‎ 7 NG ل‎ WÉ a BAÉ AA 27 G0 - 23, 
ذلك مال‎ Selasa: ANE DI a 


A 


E SPN GLS PAPE SBL slus‏ ال تاد شو 


A 


4 7 g سا‎ MS wz 5 3 Gi Le 0 ر‎ 
0 JOSS 353 GA SAE JAE قار به وق بني‎ igib بُو‎ AN ana 


Pd 
D pa Pa 


BELAH AS 5 Ja NG ET BE Sh 


SA aa ma -‏ ان Pa A‏ م ر 
Sea PMA EN, AAS‏ ضى IIS TI ag ESL NGAEN‏ 
Hata,‏ 


4189. Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata: Telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ishag bin 'Abdullah bin Abu Thalhah bahwasanya dia mendengar Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata; Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak pohon 
kurmanya. Dan harta yang paling ia sukai dari harta miliknya adalah Bairuha' (kebun) yang 
berhadapan dengan masjid. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa masuk ke dalamnya untuk 
minum airnya yang jernih segar. ketika turun ayat: "Kamu sekali-kali tidak akan 
mendapatkan kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta 
yang kamu cintai. Maka Abu Thalhah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah 
berfirman: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu 
menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan harta yang paling aku sukai adalah 
Bairuha', maka ia sekarang adalah sedekah bagi Allah 'azza wajalla. Dan aku mengharap 
kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Wahai Rasulullah, sekarang aturlah ia sesukamu." 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Amboi, itu adalah harta yang 
menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan! Aku telah mendengar apa yang 
telah kamu katakan, namun aku melihat sepertinya lebih baik itu engkau sedekahkan untuk 
kerabat-kerabatmu." Lalu Abu Thalhah berkata: "Wahai Rasulullah, aku akan 
melakukannya." Maka Abu Thalhah pun membagi-bagikan kepada kerabat dan anak-anak 


pamannya." "Abdullah bin Yusuf dan Rauh bin 'Ubadah berkata: 'Itulah harta yang rabih 
(menguntungkan). Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya dia berkata, Aku 
membaca Hadits Malik dengan lafazh: 'Maal Rayih.' (harta yang menguntungkan). Telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Al Anshari dia berkata: Telah 
menceritakan kepadaku Bapakku dari Tsumamah dari Anas radliallahu 'anhu berkata: 'Maka 
harta itu dibagikan kepada Hassan dan Ubay, dan akupun termasuk kerabat yang paling 
dekat dengannya namun dia tidak memberikannya kepadaku sedikit pun." 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 93 


<á 


TS ت‎ 
AJB 5355 ASKJA Jepan gala Par ALAS جاو‎ YAH LEAN ضي‎ 
ماقا کج دو ون او الخ نالوا‎ ji 2359 PA AA Bah PERSA 


ké BASA Ls Gal IL 56 AS Dana AI Segan 


4 r 


AN SAS Sapa BU As Galah MAT EE متب‎ aaa 533 ANGEN SA 
ارجم قَأمَرَبمَاقَرجما‎ AA IA NATE DA BE 
الْحِجَارَةٌ‎ AA ني‎ 4 SEE Ami KA Aa ati baa 6 


4190. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir Telah menceritakan kepada 
kami Abu Dlamrah, Telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi' dari 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu bahwa orang-orang Yahudi menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dengan membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah 
berzina. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada mereka: 'Apa yang kalian 
lakukan kepada orang yang berzina? ' Mereka menjawab: 'Kami mencoret-coret wajah 
keduanya dengan warna hitam dan memukulnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
'Apakah kalian tidak menemukan hukuman rajam di dalam Taurat? Mereka menjawab; 'Kami 
tidak mendapatkannya sedikit pun. Maka Abdullah bin Salam berkata kepada mereka: 
'Kalian telah berdusta, datangkanlah Taurat kalian dan bacalah jika kalian orang-orang yang 
jujur." Maka mereka pun meletakan kitab yang mereka pelajari dan di antara mereka ada 
yang menutupinya dengan tangan pada ayat rajam, dengan cepat dia membaca apa yang 
ada disamping kanan kirinya tanpa membaca ayat rajam. Abdullah Salam pun segera 
menyingkirkan tangannya, seraya berkata: 'Apa ini? ' Tatkala mereka melihat hal itu, mereka 
menjawab: 'ini adalah ayat rajam.' Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh 
untuk merajam keduanya di dekat kuburan samping masjid. Kata Abdullah, 'Aku melihat 
lelakinya melindungi dan menutupi wanitanya dari lemparan batu dengan cara 
membungkukkan badannya.' 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 110 


AS YEL gn BAN EN ESA 35 E ara TA و‎ 2 TANNA 


KE Te Aas‏ “الئاس NE AJ MAN Ia SE‏ افي 
ENI‏ 


4191. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Maisarah dari 
Abu Hazim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengomentari ayat "Kalian adalah sebaik- 
baik umat yang diutus kepada seluruh manusia." (OS.Ali Imran 110), kata Abu Hurairah: 
'Sebaik-baik manusia untuk manusia, adalah kalian membawa mereka dengan dirantai, 
hingga mereka masuk Islam.' 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 122 
TEA YAE MAP LAS, نَُقَالَقَالَعَمَكٌ‎ AAK NU AR EA Ni خد‎ 
PES ينو‎ sea. د‎ A G Lagi Kets D 
KAS NYI SMA PARTE. 


4192. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata; 'Amru berkata; Aku mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma 
berkata mengenai firman Allah: ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena 
takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu... (Ali Imran: 122). Dia berkata; 
Kamilah dua kelompok itu, yaitu Bani Haritsah dan Bani Salamah, tidaklah aku menyukainya - 
sedangkan dalam riwayat lain Sufyan berkata; - dan tidaklah yang membuatku senang 
kecuali karena ayat itu diturunkan berupa firman Allah; Padahal Allah adalah penolong 
kedua golongan itu." 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 128 


Z 
Ge ع و دس‎ 


LA BE SAE BN Basa ATAU ga eng 
ANN 2 páa ae کو‎ Abi a Nah PA NATA 


567 A Pa Z Z 


Pa AN ANA ANG JING 
GR NGE KAN AA anta AÉ 25 A Í 


4193. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
'Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri berkata; Telah 
menceritakan kepadaku Salim dari Bapaknya bahwasanya dia mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada raka'at 
terakhir dari shalat subuh beliau berdoa: "Ya Allah laknatlah fulan dan fulan." yaitu setelah 
beliau membaca; 'Sami'allah hu Liman Hamidah.' maka Allah menurunkan ayat; "Tak ada 


sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat mereka, 
atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim (Ali Imran: 
128)." diriwayatkan oleh Ishag bin Rasyid dari Az Zuhri. 


مويلاو م KO { Laas‏ و ورو NGGE‏ و 2 22 PAN‏ ر 
ga ya SAS‏ نإ ماع یل حَدَتَناإِبّرَ Pa‏ 
5210م LG PAE ka z Da o2‏ ور ر 21-44 ر 2 ENING‏ 
SISA IBL la ga AAN KAN ya PALA san‏ 


Pa 


MERA SI OJEK AR SI s ڪل اڪاو‎ tis 


TAG A 


ra A ود‎ BG < A 2 NG Z 2 A 2 و‎ e 

aa ANAK 313 AGE همام و‎ ARA ليدب الو لدو‎ NS RAN 
2 DG 5 <? : Pa 0 5 E. A 2 < P 5 4 و2‎ 

وَاجْعَلْهَاسِدِينَ سني يُوسُْفَ يَجْهَرْ A‏ كَانَ يقو لف عض صلا ته ف صلا الجر AWAN‏ 

Zo? 7 KANA - si 7 Sa 7 و‎ „£ ING ING 

RIM AN ya Nad YANG GN FAN pa فلا الا‎ ENG 


4194. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad Telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab 
dan Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam jika ingin mendoakan kecelakaan kepada seseorang atau berdoa 
keselamatan kepada seseorang beliau selalu qunut setelah rukuk." Kira-kira ia berkata: "Jika 
beliau mengucapkan: "SAMI'ALLAHU LIMAN HAMIDAH, " beliau berdoa: "Wahai Rabb kami 
bagi-Mu segala pujian, Ya Allah selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, salamah bin Hisyam, 
dan 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah. Ya Allah keraskaniah hukuman-Mu atas Mudlar, dan 
timpakanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik sebagaimana tahun-tahun pada masa 
Yusuf." -beliau mengeraskan bacaan tersebut, - beliau juga membaca pada sebagian shalat 
yang lainnya, beliau membaca pada shalat subuh: "Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan 
dari penduduk arab." Sampai akhirnya Allah Azza Wa Jalla mewahyukan kepada beliau: "Tak 
ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah menerima taubat 
mereka, atau mengazab mereka karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim 
(Ali Imran: 128)." 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 153 


A 


ر يمه 5 4 ANIK‏ ے ?8 kirgi,‏ و SN.‏ > و ارو لام 
EA NE in yA SAS‏ 3 


SA‏ و ور 
لله ع 


2i W7 72 An 2 PE E 7 as. Pan, ر اور‎ y Te ANG 
lé مين‌قذا‎ AL ASi a a aa bro Ga Jas قال‎ 

fa ر‎ 4 2 R? ع ير 2 و ھر و وا ر ا 21244 ر ر ار‎ 
4195. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid Telah menceritakan kepada kami 
Zuhair Telah menceritakan kepada kami Abu Ishag berkata: Aku mendengar Al Bara' bin 'Azib 
radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan Abdullah bin 
Jubair sebagai komandan pasukan yang berjalan kaki pada perang Uhud. Lalu mereka lari 
berpencaran, itulah yang dimaksud dengan firman Allah: "Ingatlah) ketika kamu lari dan 
tidak menoleh kepada seseorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu 


yang lain memanggil kamu...." pada waktu itu tidak ada yang bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kecuali hanya dua belas orang.' 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 154 


PENA NG SN من ابو يعو‎ Pa a BA Wis 


LA‏ ي ي 


NA, 1 TAS Aa - 7 ر ر عر‎ LAZA 
E E t LAS SAN Era Nad لَب‎ Ma 


Ag = 


ر a‏ و 
Nya‏ كدي و ادود قط وا 


4196. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim bin 'Abdur Rahman Abu Ya'gub 
Telah menceritakan kepada kami Hushain bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Qatadah Telah menceritakan kepada kami Anas bahwa Abu Thalhah kami 
mendapati rasa kantuk yang sangat pada waktu kami dalam barisan perang Badar, lalu Abu 
Thalhah berkata, "sehingga pedangku terjatuh dari tanganku, lalu aku mengambilnya, lalu 
jatuh kembali dan kembali aku mengambilnya. ' 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 173 


BA GAGE ANG Gal ee Una lr AI 
Al ANTA KAU NI Alim MAN Ea SUS IS ونع الو‎ 4 


4 302 


NG 


N 


AA‏ د لس 


Pb PSN ME AN AA A3 LN ged EN Ita)‏ كيل 


4197. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus aku melihatnya berkata, Telah 
menceritakan kepada kami Abu Bakr dari Abu Hashin dari Abu Adl Dluha dari Ibnu 'Abbas 
Hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan Ibrahim Alaihis Salam ketika di lemparkan ke api. 
Juga diucapkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika orang-orang kafir berkata, 
"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu 
takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka 
menjawab: "Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." 


AGS NG eks Pera Tao YO A ANG 


4198. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Israil dari Abu Hashin dari Abu Adl Dluha dari Ibnu 'Abbas berkata; "Perkataan terakhir yang 
diucapkan Ibrahim ketika dia dilemparkan ke api adalah: "Cukuplah Allah bagiku sebagai 
sebaik-baik pelindung." 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 180 


ME 


NIE MSI HEM a Pon BAE bat‏ نهو ابن 


35 Pa Z وه‎ x 


BAN JA 556 aan AW jaka LAN Je NG ANISA 
MG gaS ab a AIA sab an aa NG FU Ae 
KIKI A3 UT نَيَبَحَلُونَيمَا‎ NG زوک‎ ERA 


4199. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Munir dia mendengar Abu An Nadir Telah 
menceritakan kepada kami 'Abdur Rahman yaitu Ibnu 'Abdullah bin Dinar dari Bapaknya dari 
Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang diberi harta oleh Allah -Azza wa Jalla-, lalu ia tidak menunaikan zakatnya, 
maka hartanya akan diubah pada hari Kiamat seperti seekor ular berkepala putih (karena 
banyak racunnya) serta memiliki dua titik hitam di atas matanya atau dua taring, memangsa 
dengan kedua tulang rahangnya pada hari Kiamat, lalu mengatakan, 'Akulah harta 
simpananmu, akulah harta simpananmu'." Kemudian beliau membaca ayat ini: Janganlah 
sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari 
karunia-Nya menyangka.....' hingga akhir ayat. 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 186 


AI Ge 533 SAI K3 Inn Uh AJARAN GA Asi Psr 
R E 2 AN GP - 4 22 21272 00 arla? hyra? 
AAN SSI KS َد‎ Makkah حار عَلَ‎ YES sela san KN ول خض‎ GENG 


Ar و‎ 


JIN)‏ َم يعو ASA SESI SIA‏ قَبَلوَقَعَدَبَدَ adan Ga 55 I6‏ فيه 


2 


SARAAN abii Ak an Isa TAS Gea GAGÉ 


Z 


SAE AE ENEA 306 LU Ag 5‏ وَاحَدَقَلَمَاعَشْيَتٌ 


BABA ISA ENI Aa PAI gi اا2 عدا ا‎ A 
g e AJ AI PARA Ae da sala 
Sas tab ME ga KY NI jana NYA ااا‎ 
TS عَلَيَّهِ قَقَالَعَبَدَاللَّهبَيْرَوَاحَدَيْلَ يَارَ‎ Sa 


Kg NGABA كَادُوايََكَاوَرُونَقَلَمْ‎ AN ووو‎ D 
ské; EUNN EEA fs Aá Usa ya : PA ELSA 4 A CER 


14 7 An 


CIA A AA ةماقالا بر‎ pai as agla gaki اة‎ Mani 


AE MEI Asa PESAN وَكَذَاقَالَسَعَدْبنْعْبَادَةَيَارَسُولَاللَّمَاعَفْعَنَهُوَا‎ 
SAR ad PAR لانيو جو‎ SKIN ab TALI sa EA 


2 z2 04 


aie PAN PAT ا‎ USA: Jun SUSU á SAN الزِي أعطاك‎ SSL UI 


A 
ga 


T كينو‎ PAN 5 AKA pala a LE NG وَسَلَمَوَ و‎ 
2 A g EI ES رر‎ Aug 7 : 
Sa MAN GI كموي ادو‎ Je BANG sa وغل اا‎ sala, PA 


275 ص‎ AN Kn xi 2 p f% 2 24 7 8 
BMN ra a33) AJ aa 
عه‎ SaS oo کڪ مء َه‎ BS 


2414 WAB 


P TN Ana Ae 5 SA NS Inn BI 
Sei D Japa SEPAK sa JENG 
LL SAY االوَسُولَصَلَاللَُعَلَيَهوَسَلَم َل‎ ASIA SS NAK 


4200. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa 
Usamah bin Zaid radliallahu 'anhu telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengendarai seekor keledai, dilengkapi dengan penutup 
kaki yang dibuat di Fadak dan aku berada di belakangnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pergi untuk berkunjung kepada Sa'ad bin 'Ubadah di Bani Al Harits bin Al Khazraj: kejadian ini 
berlangsung sebelum perang Badar. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, melewati sekelompok 
orang, yang di dalamnya ada 'Abdullah bin 'Ubay bin Salul. Dan itu terjadi sebelum "Abdullah 
bin 'Ubay masuk Islam. Di dalam kerumunan itu berkumpul orang-orang dari berbagai agama 
yaitu: orang-orang Muslim, kafir, para penyembah berhala, dan Yahudi. Di sana juga terlihat 
'Abdullah bin Rawahah. Ketika debu yang di timbulkan dari keledai (yang dikendarai Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam) mengenai kerumunan itu, 'Abdullah bin 'Ubay menutup 
hidungnya dengan bajunya dan berkata, "Jangan tutupi kami dengan debu." Kemudian 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka, lalu turun dan 
mengajak mereka kepada Allah (memeluk agama Islam) dan membacakan kepada mereka Al 
Qur'an mulia. Mendengar hal itu "Abdullah bin 'Ubay berkata: 'Wahai ki sanak! Tak ada yang 
lebih baik daripada yang engkau ucapkan, jika itu benar, kalau begitu jangan mengganggu 
pertemuan kami. Pulanglah. Bacakan saja kepada orang-orang yang datang kepadamu.' 
Mendengar itu 'Abdullah bin Rawahah berkata, 'Ya Rasulullah! Bawalah (apa yang ingin Anda 
sampaikan) kepada kami dalam pertemuan kami, karena kami menyukainya.' Maka orang- 
orang Muslim, kafir, dan Yahudi saling mencaci maki satu sama lain hingga mereka mau 
berkelahi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menenangkan mereka dan mereka semua 
kembali tenang. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menaiki kembali keledainya dan 
melanjutkan perjalanan hingga sampailah dikediaman Sa'ad bin 'Ubadah. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad: 'Apakah engkau mendengar apa yang disampaikan 
Hubab? ' Yang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maksudkan adalah 'Abdullah bin 'Ubay. 'la 
berkata ini dan itu.' Mendengar itu Sa'ad bin 'Ubadah berkata: 'Ya Rasulullah! Ampuni dan 


beri maaf dia, karena demi Allah yang memberimu Al Kitab, Allah memberikan kepadamu 
Kebenaran (Al Qur'an) pada saat penduduk kota ini (Madinah) tengah mencari seseorang 
untuk memimpin mereka. Tetapi ketika Allah menentang (keputusan) itu melalui Kebenaran 
(Al Qur'an) yang diberikan kepada Anda, maka ('Abdullah bin 'Ubay) dengki terhadapmu, 
seperti kelakuannya yang engkau lihat terhadapmu.' Maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam memaafkannya, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para 
sahabatnya memaafkan orang-orang kafir dan para Ahli Kitab sebagaimana yang 
diperintahkan Allah, dan mereka bersabar terhadap kesalah pahaman. Dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menegaskan prinsip memberikan ampunan kepada mereka selama Allah 
memerintahkannya demikian hingga Allah memberikan izin untuk memerangi mereka. Maka 
ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertempur dalam Perang Badar dan Allah 
membinasakan orang-orang terkemuka Ouraisy, Ibnu Ubay bin Salul dan orang-orang kafir 
serta para penyembah berhala yang berkelompok dengannya berkata: 'Islam telah muncul.' 
Lalu mereka memberikan baiat mereka (untuk memeluk agama Islam) kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan menjadi Muslim. 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 188 
LA Ta Traz aga و رده‎ Ga 0 23 ر کار‎ 
jea ريد‎ SAE jak A AA ANE ي مر‎ SANA 


air MIL SAY سو‎ EE Barra PRA 
لال‎ Aó ania a ha تخلقواء‎ a م عليه‎ 


0 


NAS gila GA IKA ka ANE ISA gen Ge SG ka gae 


TA 


Jt از فق‎ ia كا نوق‎ Asta Na لك‎ EN Pig NA AA E 
inik 

4201. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam Telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far berkata; Telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari 'Atha 
bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu "Bahwa beberapa orang munafik pada 
masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila beliau pergi berperang mereka tidak 
turut berperang dan merasa bangga dengan ketidakpergiannya untuk menyelisihi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah kembali 
(membawa kemenangan dan harta rampasan perang), mereka mengemukakan alasan 
mereka masing-masing yang menjadikan mereka tidak turut berperang dan menguatkan 
alasannya dengan sumpah. Kemudian mereka ingin dipuji (seolah-olah merekalah yang 
pahlawan) padahal mereka tidak berbuat apa-apa. Karena itu turunlah ayat: 'Janganlah 
sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah 


mereka kerjakan dan mereka ingin dipuji terhadap perbuatan yang tidak mereka kerjakan, 
janganlah kamu mengira bahwa mereka akan terlepas dari siksa...' (QS Ali Imraan (3): 88). 


| 


PANAI a N AGAN AM AH سَى‎ gat e 
A w 
asi Ka As AK SEMEN PEN A kan ARA KU 


A 


r 


Sia اد ا كو قال اعباس و‎ Sa Jis يُحْمَدَيِمَالَمْ‎ E JAN 


4 4 د ea‏ اراز در عور 00 سم A‏ ر مدي < A‏ 2 و و م وس 
Ladi ska yah BILA‏ عن akési 55069 Ass 5 AH 21513 23 Ga‏ 
wa‏ مه 2 ورم z2 Z‏ ,1 

AA 3) اس‎ AN GA كنام‎ GA BAL Ag SA aa) 


bh 


A AT 2 A EEDI 
Ja SNN AS A NG LN A AGa 


SA ea KA Ja A aier g ROE PENA (A Azis 


AET 


gols BA O EK NE KE اټ ڻا ي مي که‎ AS 


4202. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij Telah menceritakan kepada mereka dari Ibnu Abu Mulaikah bahwa 
'Algamah bin Waggash telah mengabarkan kepadanya bahwasannya Marwan berkata 
kepada penjaga pintunya: "Wahai Abu Rafi, pergilah menemui Ibnu Abbas, tanyakan 
kepadanya, 'Apabila setiap orang dari kita akan disiksa karena merasa senang dengan apa 
yang dia kerjakan dan suka untuk dipuji terhadap apa yang belum dia kerjakan, dengan 
demikian berarti kita semua akan di adzab? Ibnu Abbas berkata, 'Ada apa dengan ayat ini? ' 
Ayat ini hanya di turunkan mengenai orang Yahudi.." Yaitu ketika nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam | menanyakan kepada mereka tentang sesuatu, namun mereka 
menyembunyikannya dan mengabarkan hal yang lain. Lalu mereka perlihatkan kepada 
beliau bahwa mereka berhak mendapat pujian dari apa yang telah mereka kabarkan itu dan 
mereka senang dengan apa yang telah mereka kerjakan, yaitu sikap mereka yang 
menyembunyikan sesuatu yang beliau tanyakan.' Lalu Ibnu Abbas membaca ayat; "Dan 
(ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi (yaitu), 
"Hendaklah kamu benar-benar menerangkannya (isi kitab itu) kepada manusia dan 
janganlah kamu menyembunyikannya." (Ali Imran: 187). Dan Ibnu Abbas membaca ayat; 
"Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah 
mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. (Ali 
Imran: 188). Dan diriwayatkan pula oleh 'Abdur Razzaq dari Ibnu Juraij Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur lainnya, Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mugatil Telah 
mengabarkan kepada kami Al Hajjaj dari Ibnu Juraij Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abu 
Mulaikah dari Humaid bin 'Abdur Rahman bin 'Auf bahwasanya ia telah mengabarkan 
kepadanya mengenai kisah Marwan ini. 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 190 


Pr و‎ 


Sena‏ باي مر aa kas 2 KELAK ga PE‏ قال óg óli AA‏ عن 
Legong‏ تَعِنْدَ حاتي مَيَمُو هدت رَس ول اله صل ال ATAN‏ 


{1.27 A SEAE 2 04 


SBB ( رَإِلَ السَّمَاءِقَقَالَ‎ Ka ANE KG KAGAN alag 


SN 


A 12. مر سر م ع‎ K? A Lang 7 ES و‎ 
NA ANA SEP (AN YES KI JUS AN 223 5 AI 


KAA AP ISIS PS إِحَدَىعَسْرَة رَ‎ 


4203. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam Telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far berkata, Telah mengabarkan kepadaku Syarik bin 'Abdullah bin 
Abu Namir dari Kuraib dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: suatu ketika aku 
bermalam di rumah bibiku Maimunah, aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam berbincang-bincang bersama istrinya sesaat. Kemudian beliau tidur. Tatkala tiba 
waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit lalu beliau membaca: 
"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang 
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." (Ali Imran: 190). Lalu beliau berwudlu 
dan bersiwak, kemudian shalat sebelas raka'at. Setelah mendengar Bilal adzan, beliau shalat 
dua raka'at kemudian beliau keluar untuk shalat subuh. 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 191 


: En ika a عمال‎ SAH ANA عبد‎ HE 35- 
JA TAN NG pas SEN KANYA ميو‎ an ANA LAN كريب عن ابن عا ري‎ 


5-4 وه‎ A IM A 3G IM 


KIA Jo NG gen se SES yah YUN KAA قط‎ asa NN 


a 


BIASA AN ASN نصح لوعن و جهد قر‎ AGA AA TEH 


LA 
A A 2 ag Lu 2 s.d 


Pa EA PE jab SEA REA ار‎ Li 


5 5 pa 


P 


4204. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
'Abdur Rahman bin Mahdi dari Malik bin Anas dari Makhramah bin Sulaiman dari Kuraib dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma ia berkata; Suatu ketika aku menginap di rumah Maimunah, 
lalu aku berkata; Aku akan melihat shalat Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi bantal dan beliau tidur di bagian sisi panjang. Setelah itu bangun seraya 
mengusap kantuk dari wajahnya. Lalu beliau membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali Imran 
hingga selesai. kemudian beliau menuju ke geriba yang tergantung, beliau berwudlu darinya 
dan beliau shalat. Ibnu 'Abbas berkata; Aku pun bangun dan melaksanakan seperti apa yang 
beliau kerjakan, kemudian aku berdiri di sampingnya, maka beliau meletakkan tangannya di 
kepalaku dan memegang telinga kananku lalu memilinnya. Beliau shalat dua raka'at, dua 
raka'at, dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at kemudian beliau melakukan witir. 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 192 


AE سْلَيَمَانَعَنَ‎ yi ka a MISS aeh INA DAK Pan KAT, SHALA ke 
barangan SAM عباس أ‎ Á يدال‎ 
SAS gl اله صل لكيهو‎ ALA Pen وهي‎ 
batas In 5 JANGAN Seda YEN A i 


” 


e فَجَعَلَ يِمْسَحُ ا‎ ala ya, AA ISA رول‎ bisa 


ر 5 2 NAN Pa 5 LA 2 TR‏ و ch e‏ هدم سمه 
Gea Pa BA SA gah ia‏ ام bakah jd‏ 
EAA AN IS gó a E sé PRA. CAA‏ > 3 - لم sh 4 SEN‏ 


LA 


2 ر‎ a 7 LA - A رع مه‎ 
KE Pu که‎ Fu Pa TPA ر‎ FS ابا تقس اسل‎ 
LA Ie Saras کمن‎ PA Ben SA NE SE 

3 - ON ag ? 


4205. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Ma'an bin 'Isa Telah menceritakan kepada kami Malik dari Makhramah bin Sulaiman dari 
Kuraib -budak yang dimerdekakan- 'Abdullah bin 'Abbas bahwa 'Abdullah bin 'Abbas 
mengabarkan kepadanya bahwasannya dia pernah menginap di rumah Maimunah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu bibinya. la berkata; Aku berbaring di bantal bagian sisi 
lebar, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya tidur di bantal 
bagian sisi panjang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidur hingga pertengahan malam, 
mendekati atau melewati sedikit, kemudian bangun dan duduk seraya mengusap kantuk dari 
wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir surat Ali 
Imran, lalu bangun menuju ke geriba yang tergantung, beliau berwudlu darinya dan 
menyempurnakan wudlunya kemudian beliau shalat. Ibnu 'Abbas berkata; Aku pun bangun 
dan melaksanakan seperti apa yang beliau kerjakan, kemudian aku berdiri di sampingnya, 
maka beliau meletakkan tangannya di kepalaku dan memegang telinga kananku lalu 
memilinnya. Beliau shalat dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at, dua 
raka'at kemudian beliau melakukan witir, setelah selesai beliau tidur kembali hingga datang 
seruan mu`adzin. Kemudian beliau shalat dua raka'at ringan dan keluar untuk melakukan 
shalat Subuh." 


Bab: [Bab] Surat Ali Imran ayat 193 


SUAI‏ سوي عمال ك TA SE ban Fa‏ اعباس NI‏ عباس 
ضي A AA‏ ومو 356 لي صل ل A pelayan At‏ هي NGNE‏ 


5 <% EE OA GAN ا‎ 5 Kr Nr 
اهلفطو قَنَامَرَسُو لاله‎ AM Ma SEA 555 eg 


bat” 


اور 2 4 Z MP gagé A LAN ah SA‏ 3 ر 
BEE JA Á Ja ala KANG), Sala ae 1e‏ رسو NG‏ صل اله 
A - 2‏ 


ig ana AN 
CA Pane EA ص 5ا انعا‎ D AA کا6 َي‎ 


14 


Sam BAE ea BEA 
A PA z و‎ 
CP ار‎ NG SN 

521 ج و ار EL Thea La‏ سوت 
AN Se ae ASI Gate a‏ 


4206. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Makhramah bin 
Sulaiman dari Kuraib -budak yang dimerdekakan- Ibnu 'Abbas bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhu telah mengabarkan kepadanya bahwasannya dia pernah menginap di rumah 
Maimunah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu bibinya. la berkata: Aku berbaring di 
bantal bagian sisi lebar, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya 
tidur di bantal bagian sisi panjang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidur hingga 
pertengahan malam, mendekati atau melewati sedikit, kemudian bangun dan duduk seraya 
mengusap kantuk dari wajahnya dengan tangannya. Kemudian beliau membaca sepuluh 
ayat terakhir dari surat Ali Imran, lalu bangun menuju ke geriba yang tergantung, beliau 
berwudlu darinya dan menyempurnakan wudlunya kemudian beliau shalat. Ibnu 'Abbas 
berkata: Aku pun bangun dan melaksanakan seperti apa yang beliau kerjakan, kemudian aku 
berdiri di sampingnya, maka beliau meletakkan tangannya di kepalaku dan memegang 
telinga kananku lalu memilinnya. Beliau shalat dua raka'at, dua raka'at, dua raka'at, dua 
raka'at, dua raka'at, dua raka'at kemudian beliau melakukan witir, setelah selesai beliau 
tidur kembali hingga datang seruan mu'adzin. Kemudian beliau shalat dua raka'at ringan dan 
keluar untuk melakukan shalat Subuh." 


Z zA 
Y 


TIA AE عَلَيَهوَ سَلَّ‎ 


“ 


Bab: [Bab] Suat An Nisaa ayat 3 


Aas‏ اهن Aa‏ ھک عن ابن SIA‏ انعر نيون 
PERERA PEE Gates z TSS Ge PURA‏ 


A 


A 


BG LES قال‎ Pera m ی ابن كيدي‎ 
AAN 


4207. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ibnu Juraij berkata: Telah mengabarkan kepadaku Hisyam bin 'Urwah dari 
Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa seorang laki-laki memiliki seorang wanita 
yatim. Lalu dia menikahinya karena wanita itu memiliki kebun kurma. Hingga dia di suruh 
menjaga kebun itu yang sebenarnya dia tidak mencintai wanita itu. Maka turunlah ayat: 
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang 
yatim bilamana kamu mengawininya....." (An Nisa: 3). Aku mengira Hisyam berkata: Wanita 
itu dia sertakan dalam mengurus kebun kurma dan hartanya. 


TEMA LE AE AH NAS ALE ya ANE SA 


LAGI يطو ا‎ fi لالتعا إو‎ in MAS بيا‎ MSN 


Te 


17 Wang كفي مالو د 4 ا‎ A3, AN 5 الْيتِيمَهُكَكُو‎ AS AGENG 
pa Ape nba HAHA Da KANA SABA ج‎ SPAN 


A 


A 


SA KAA A TA gka SINI 


Ka A 


NASA a AIA EA NI Pena AA 
fasiás ati, EEIN IE AN AEE 


BE Si الْجَمَالقالت فمو‎ Sen Ke ELAGE a NG 
JASIN H ea A مَنَرَعْبُوَافمَالِدِوَجمَالِهِفي يَتَامَى اليّسَاءِ‎ 
Ja 


4208. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dia berkata; Telah 
mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwasanya ia bertanya kepada 'Aisyah 
mengenai firman Allah Azza wa Jalla: 'Jika kalian takut tidak berbuat adil kepada anak yatim.. 
(An Nisa: 3) Aisyah berkata; 'wahai anak saudariku, yang dimaksud adalah seorang gadis 
yatim yang berada di peliharaan walinya, ia membantu dalam mengurus hartanya, lalu 
walinya takjub dengan harta dan kecantikannya hingga ia ingin menikahinya namun tidak 
bisa berbuat adil dalam maharnya sehingga la memberinya seperti yang diberikan oleh 
orang selainnya. Maka mereka dilarang untuk menikahi gadis-gadis itu kecuali jika berbuat 
adil dan memberi sebaik-baik mahar kepada mereka, sehingga mereka bisa memperoleh 
setinggi-tinggi mahar seukuran kondisi yang berlaku. Akhirnya mereka diperintahkan untuk 
menikahi wanita yang baik selain anak-anak perempuan yatim itu. Urwah berkata; lalu 
'Aisyah berkata; sesungguhnya orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam setelah turun ayat tersebut, lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan: dan 
mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita, katakanlah bahwa Allah memberi 
fatwa kepada kalian sampai firman Allah: dan kalian ingin menikahi mereka. 'Aisyah berkata; 
maksudnya, ketika terjadi ketidak senangan seseorang diantara kalian kepada anak yatim 
yang ia pelihara karena harta dan kecantikannya sedikit, maka mereka dilarang untuk 
menikahinya karena dorongan niyat untuk menguasai harta gadis-gadis yatim itu. Kecuali jika 
bisa menegakkan keadilan meskipun ada ketidak senangan kepada mereka. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 6 


“2. » ? a سو‎ AL 5 ر‎ 
ABI an Mina Ai A a 


Be ES MA asa, IS ليا‎ MARS 23 CAN SE 22 عا‎ 
Gg at SIS 


4209. Telah menceritakan kepadaku Ishag Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin 
Numair Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha 
mengenai firman Allah Ta'ala: "Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka 
hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang 
miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." (An Nisaa': 6) Aisyah 
berkata: Diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim, ia boleh menggunakan dari uangnya 
bila membutuhkan dikarenakan ia mengurusnya dengan cara yang patut. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 8 

LAND 2 و‎ EA ر ا‎ 
oi Ap Eka Men, Sa DEA ÁNA EEEE 
SAN ST جي‎ AN AN لو‎ AA NA gas 


PENA Kan اند‎ Aa AS ginian 


4210. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Humaid Telah mengabarkan kepada kami 
'Ubaidullah Al Asyja'i dari Sufyan dari Asy Syaibani dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas radliallahu 
'anhuma mengenai firman Allah: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir para kerabat, 
anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan 
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ibnu Abbas berkata: 'Ayat ini ayat 
muhkamah (jelas hukumnya). Bukan ayat yang dimansukh (dihapus). Dan diriwayatkan pula 
oleh Sa'id dari Ibnu Abbas. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 11 


PA AA NAN AA ASI ار‎ 


” 
- 


PA Pura 3 ATAU TAN SE EEN 
5 وو‎ Aa. 22 م 0 ر‎ Fi ر‎ Pg |. na AG 7 
GEN MW MAKAN 4 SEA Nee na aan ta 
و‎ (P 0 3 Sabah TAA BA - 
4211. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij Telah mengabarkan kepada mereka berkata: Telah mengabarkan 
kepadaku Ibnu Al Munkadir dari Jabir radliallahu "anhu berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersama Abu Bakr menjengukku dengan berjalan kaki ketika aku sakit di bani 
Salamah. Beliau mendapatkanku dalam keadaan pingsan. Lalu beliau meminta air kemudian 


beliau berwudlu dengan air itu setelah itu beliau memercikiku hingga aku pun sadar kembali. 
Lalu aku bertanya, Ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai hartaku? 
maka turulah ayat: Allah mewasiatkan kalian mengenai anak-anak kalian. (An Nisa: 11). 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 12 


TA اټ عدا ي‎ AE مُت ڪن وران ايآ ي جي ن‎ iba AA SS 
n KE حط‎ Jia KENA, PAGI سوا‎ NENG اذو‎ TT 
عار‎ Seng GG fag التو‎ EN Laa a 
EDS 


4212. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Warqa dari Ibnu Abu 
Najih dari 'Atha dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; "Bahwasanya dahulu harta 
untuk anak dan wasiat untuk orang tua. Lalu Allah menghapus hal itu sesuai apa yang la 
kehendaki dan mengganti dengan bagian laki-laki seperti bagian dua perempuan, bagian 
untuk kedua orang tua masing-masing mendapatkan seperenam dan sepertiga, menjadikan 
untuk isteri seperdelapan dan seperempat, dan untuk suami setengah dan seperempat." 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa` ayat 19 
TEE Eka Ke NAM SS AS Li GG با اتل‎ An 
JAN PAMA اس‎ Az AN KENS a 
SG AE HA pa A AAA هاو لا تعض لو‎ SALA ُو‎ Sai نَم‎ 


LA 


BABI SA (5 5 Ank) AL RI NE RA 
Nas TYANG Sa Aa Ns e 


4213. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah menceritakan kepada 
kami Asbath bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Asy Syaibani dari 'Ikrimah dari 
Ibnu 'Abbas dia berkata: -Asy Syaibani berkata-: juga disebutkan oleh Abu Al Hasan As Suwai 
dan aku tidak mengira dia menyebutkannya kecuali dari Ibnu 'Abbas mengenai firman Allah: 
"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan 
paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka (Annisa: 19). Dahulu apabila seorang suami 
meninggal, maka wali-nya laki-laki tersebut lebih berhak terhadap istrinya si mayyit, apabila 
si wali berkehendak untuk menikahi istri si mayyit untuk dirinya maka dia akan menikahinya 
atau menikahkannya kepada orang lain atau tidak menikahkannya sama sekali. Maka 
turunlah ayat ini. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 33 


A P - PA 
ور ۶ رر‎ 8 A قر ور و‎ UP عر ار م واد ار‎ AA ووو‎ 4 e 
KATA Zr 


AEE dans kh a gii Kai pera? 


Ss MP Eu دک‎ daa ولڪ‎ IA asa KATA Pa NA 
PA A عر عو‎ 
Al بو‎ AN التَصِيحَةَوَكَددَهَبَ الْمِيرَاتوَيُوصِي‎ 536 Au 


iib a NG 
4214. Telah menceritakan kepadaku Ash Shalt bin Muhammad Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Idris dari Thalhah bin Musharrif dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma mengenai firman Allah; Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta..... 
(An Nisa: 33). Ibnu Abbas berkata; Yaitu dijadikan pewaris. Dan (jika ada) orang-orang yang 
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. 
Dahulu tatkala orang-orang muhajirin datang ke Madinah, orang Muhajirin dapat 
mewariskan kepada orang Anshar walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Hanya 
sebatas tali persaudaraan yang telah dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di 
antara mereka. Tatkala ayat ini turun: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta..... (An Nisa: 
33). Maka kebiasaan itu dihapus. Selanjutnya ayat: Dan (jika ada) orang-orang yang kamu 
telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya, hal ini 
menunjukan bolehnya saling menolong, melayani, memberi nasihat, memberi wasiat selelah 
dihapuskannya saling mewarisi di antara mereka. Demikian juga Abu Usamah mendengar hal 
ini dari Idris dan Idris mendengar dari Thalhah. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa` ayat 40 


رو ودام 9 


E: Pena WA بن‎ Jaki عُمَرَ‎ Pp alat محمد‎ AS 


Pa ak‏ رَضِيَ ZA A CIA‏ عله عَلَيْوَسَلَّمْكَالُوايَارَسُو 
ga” Wa MANTAN ANTA ss SIA‏ 
Pa PA I Ia‏ 


A 
Z » W 


ات ال sakahe 55 Ja 3 EA ios LS A 2 ANJI‏ إلا كما 
= 2 ي Eg‏ 


YA Ka ر‎ 8 LX Z 2 = < 
كَانَ‎ ya KS Yaa كل أمَّدَمَا کات‎ 33 PA kaga PES 23935 m 


EAN EA SALA PN MATA se Ko 


Pd 


PERSEN MES RSRS يقال لمن‎ 3 LI قَيُدَعَى‎ AN MAN ar 


LI Na» WG Kel AAL TANG DEP AE ERA 
7 sas BS Na mean Lg Gas A JES ANGGA 


Z LA 


AN SEN Is Gen A NS ES ANN 
2 SILABUS bi aa BSE IS کن بدو‎ NI CI 


si yT NI IN JA NG KALIAN pk 
4 A و‎ A 2 


KANG GANGSA AA EA AE KA صو‎ GAM WAN gh 


Z 
A 


ÉS GANG PES ó صا حم و‎ SU ANGENAN قتا الاس ف‎ NGA 


UE Si با شيا مر کين‎ ES قيفو لو‎ 3 Kij iá AO 
4215. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Abdul 'Aziz Telah menceritakan kepada 
kami Abu "Umar Hafsh bin Maisarah dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari Sa'id Al 
Khudri radliallahu "anhu dia berkata: sejumlah orang pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata, 'Ya Rasulullah, apakah kami dapat melihat Allah pada hari kiamat? Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab. 'Ya, ' apakah kalian merasa kesulitan melihat 
matahari yang terang benderang serta tidak ada mendung?" Mereka berkata: "Tidak wahai 
Rasulullah!" lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kalian merasa 
kesullitan melihat rembulan pada malam purnama yang tidak ada mendung dibawahnya?", 
mereka berkata: "Tidak, wahai Rasulullah!" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya kalian akan melihat-Nya kelak pada hari kiamat tanpa merasa kesulitan 
sebagaimana kalian melihat salah satu dari keduanya. Pada hari kiamat, sang penyeru akan 
mengumumkan, setiap umat mengikuti apa yang mereka sembah. Maka mereka yang 
menyembah selain Allah seperti berhala dan tuhan-tuhan yang lain akan berjatuhan ke 
neraka. Hingga yang tinggal hanyalah mereka yang menyembah Allah baik orang-orang yang 
saleh maupun orang yang jahat dan sejumlah orang dari ahlu kitab. Kemudian orang Yahudi 
akan dipanggil, Allah akan bertanya kepada mereka: Apa yang kamu sembah? Mereka 
menjawab: 'Kami menyembah Uzair putra Allah. Maka akan dikatakan kepada mereka: 
'Kalian adalah para pendusta! Karena Allah tidak pernah mengambil istri atau memilik anak. 
Apa yang sekarang kalian inginkan? Mereka menjawab; 'Kami sangat haus ya Rabb, maka 
berilah kami minum. Maka mereka digiring dan ditunjukan, 'Minumlah. Pada saat itulah 
mereka akan dikumpulkan di dalam api neraka yang bentuknya seperti fatamorgana yang 
saling merusak satu sama yang lainnya. Kemudian mereka akan ditenggelamkan ke dalam 
api neraka. Setelah itu orang-orang Nashrani akan dipanggil, Apa yang kamu sembah? 
Mereka menjawab: 'Yesus putra Allah. Maka dikatakan kepada mereka: 'Kalian adalah para 
pendusta! Karena Allah tidak pernah mengambil istri atau memilik anak. Apa yang sekarang 
kalian inginkan? Maka mereka menjawab sebagaimana orang Yahudi dan akan dilemparkan 
ke dalam api neraka. Kemudian yang tetap tinggal adalah mereka yang hanya beribadah 
kepada Allah. Baik itu orang saleh atau orang yang berbuat kejahatan. Allah akan 
mendatangi mereka dalam bentuk yang mendekati gambaran mereka tentang Dia dalam 
benak mereka. Akan dikatakan kepada mereka: Apa yang kalian tunggu? Setiap bangsa 
mengikuti tuhan yang disembahnya didunia. Mereka akan menjawab: Kami meninggalkan 
orang-orang di dunia ketika kami sedang sangat membutuhkan mereka dan kami tidak 
mengambil mereka sebagai tandingan. Sekarang kami sedang menunggu Rabb kami yang 


7 


kami sembah. Maka Allah akan berkata: Akulah Rabb kalian, mereka akan senantiasa 
berkata, sebanyak dua atau tiga kali: 'Kami tidak menyekutukan Allah." 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 41 


و 
D (arena‏ 2 


PENARI 


e y [4 22 و کو‎ 2 27 
BUH م ا‎ PAR Manan A3 Jie 


USS sls 27 La وو دام > و ع‎ P 
عَبِيدَةَعَنَ عَبَّدِ اللّوقال يَحْيَى‎ a SG, Sang 


ye 


NE a : 0 ANG tali 
4216. Telah menceritakan kepada kami Shadagah Telah mengabarkan kepada kami Yahya 
dari Sufyan dari Sulaiman dari Ibrahim dari 'Abidah dari "Abdullah berkata: Yahya -sebagian 
Hadits- dari 'Amru bin Murrah dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
kepadaku: "Bacakanlah Al Our'an kepadaku! Aku berkata: Bagaimana aku membacakan 
kepadamu, padahal Al Our'an diturunkan kepadamu? Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku 
suka mendengarkannya dari orang lain." Lalu aku membacakan kepada beliau surat An Nisa 
hingga tatkala sampai ayat: Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami 
mendatangkan seseorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu 
(Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu (An Nisa: 41), " beliau berkata: 
'Cukup.' Dan ternyata beliau mencucurkan air mata (menangis). 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 43 
LA IA نسي الله‎ Pejuang DENAI SS 
sta EEA ادو‎ AKI نالك‎ AN P لمات ال 2- اتخعائهة ساد‎ 
تالصلا ةو ل علىوضوءِولم‎ gya DARA AN Naa Pe J 


A se 


ga Pes s4 SNI 33 223 pia KAA AAA ng 


4217. Telah menceritakan kepadaku Muhammad Telah mengabarkan kepada kami 'Abdah 
dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata, Kalung Asma' pernah 
hilang, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh beberapa sahabat mencari kalung 
itu. Lalu datanglah waktu shalat dan mereka dalam keadaan hadats serta mereka tidak 
mendapatkan air. Lalu mereka shalat tanpa wudlu. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan 
ayat tentang tayamum." 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 59 


Asta‏ صقب ES ANA ENG AN‏ شیو عن وین 
AS‏ ناين عاس ري Ji ka ANG IN ANA EN AA KATA‏ 


2. 


3 ega gate ál fe NG ian an 


a 


4218. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadll Telah mengabarkan kepada 
kami Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Ya'la bin Muslim dari Sa'id bin Jubair dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengenai firman Allah: Ta'atilah kalian kepada Allah dan 
Rasul-Nya serta kepada pemimpin kalian. Ibnu Abbas berkata: Ayat ini turun berkenaan 
dengan Abdullah bin Hudzafah bin Oais ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutusnya 
dalam sebuah sariyah (peperangan). 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 65 


Pa atuh nan کک‎ PE داد‎ 


LA 2 P 


poss 21-34 A عَمَّتَكَ قَتَلَوَ‎ a R e 


A 


4 5. 


SAN ENI EA an ga Kana 
sa es Ken KN يو سام‎ 


Sani ja BOS 55596) WEE Dede NS nsi‏ يُحَكْمُوكَ 


4219. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah 
berkata; bahwa seorang laki-laki Anshar berselisih dengan Az Zubair mengenai mata air Al 
Harrah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Alirilah kebunmu wahai 
Zubair, setelah itu berikanlah kepada tetanggamu." Tetapi laki-laki Anshar itu marah seraya 
berkata; "Wahai Rasulullah, apakah karena ia anak dari pamanmu!" Maka Wajah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memerah, kemudian beliau bersabda: "Wahai Zubair, airilah 
kebunmu, setelah itu tahanlah hingga airnya kembali ke dalam tanah kemudian berikanlah 
kepada tetanggamu!" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berharap agar Zubair bisa memahami 
mengenai haknya dengan keputusan yang tegas. Padahal sebelumnya beliau memberikan 
kemudahan untuk Zubair dan orang Anshar, tapi ketika orang Anshar marah kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akhirnya beliau memberikan semua bagian kepada 
Zubair. Zubair radliallahu 'anhu berkata; "Demi Allah, aku mengira bahwa ayat ini tidak turun 
kecuali berkaitan dengan masalah itu: "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) 
tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka 
perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan 
terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS; an 
Nisaa`; 65)." 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa` ayat 69 


ALARA 


aa Eiaa 
~? ےر 2۶ے 2و‎ 2 4 9 a ا لمن ل‎ E SEK 2 7 2م‎ 
خر ة‎ NAN GAN desi PA is سم يفو‎ AE Jo NG PLS ES 


خا ادن قد ANA EN‏ 


[4 


ZAH KAI 3 - و‎ a 2 1 -íz LUNG. 
bai Ash NGANG NGA) I) gas Kaka SEA ja SAWA Sa K 


ANG 


LA 


و 
جر و و سے 


Gel AGAN Gen IA Sena‏ الصَالِحِينَ) EA‏ أنه خير 


4220. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah bin Hausyab Telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Bapaknya dari 'Urwah dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah seorang nabi sakit kecuali akan diberi pilihan antara dunia dan akhirat." 
Aisyah berkata: Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika sakit yang menyebabkan 
kematiannya, aku mendengar beliau menuturkan dengan terputus-putus, beliau bersabda: 
"Bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, baik dari para nabi, 
orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang shalih dan 
mereka itulah sebaik-baik teman." Maka aku tahu bahwa waktu itu beliau sedang diberi 
pilihan. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 75 
iya ALE NGGE ال قال سيعت ابن‎ XS E Ga حَدَدْنِي عَبَدَاللَهبَنْمْحَمَدٍ دا‎ 


AA Pera 


4221. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Ubaidillah dia berkata; Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata; Aku bersama 
Ibuku termasuk dalam ayat; "mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita." (An Nisa: 98). 


Ea 3 NS IE Ha as PENA AKA KAG‏ إلا 


2 گر ڪن‎ KING baa الْمُسََضعَفِينَمِنَالرَجَالِوَاليْسَاءِوَالولَدَان) قال كنت اماو أ آي‎ 
5 247 A? بي‎ 2 -i A 2 G IR TS 2 2 
"PANGAN AI قال غير‎ EN ia صَاقَتٌ لوو ا)‎ ) Sa ale 

aa SA‏ اخ 25 ر 
A A EEEE‏ 


4222. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah bahwa Ibnu 'Abbas membaca ayat; 
"kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak 
mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah." (An Nisa: 98) lalu dia 
berkata; Aku dan Ibuku termasuk orang yang mendapat udzur dari Allah. dan disebutkan 
pula dari Ibnu Abbas, makna hashirat yaitu 'sempit.' Sedangkan makna TALWUU yaitu 
'memutar balikkan lisan kalian dalam bersaksi.' Sedangkan yang lainnya berkata; arti 'Al 
Muragham' adalah Al Muhajir (orang yang berhijrah). 'Raghamtu' artinya saya berhijrah dari 
kaumku. Adapun arti MAUOUUTAN (An Nisa: 103). adalah waktunya telah ditentukan bagi 
mereka. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 88 


27 2 912 


SA EET AJ E‏ روبد 
Ie Anie MB LS Badar ha‏ 
Di SANA JAM ba a ATA?‏ 
و م ke Na‏ 


4223. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar dan 'Abdur Rahman berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
'Adi dari 'Abdullah bin Yazid dari Zaid bin Tsabit radliallahu 'anhu bahwa ia berkata mengenai 
ayat, 'famaa lakum fiil munafigiin fi'atain' Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua 
golongan. Zaid berkata: Beberapa orang dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
kembali dari perang Uhud, hingga mereka terpecah menjadi dua kelompok yang 
menyatakan perang dan sekelompok yang menyatakan tidak berperang, lalu turun ayat ini 
'famaa lakum fiil munafigiin fi'atain' juga ia berkata: "Merekalah orang yang baik, yang telah 
membersihkan kotoran sebagaimana api membersihkan karat-karat logam." 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 93 


r 


TIA RS LA YEN i AS AN SS l) SAS 
MEI MEA EL á Ss 44 
KANA AN BIP BRA Il MA aa Fa JS 


4224. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Mughirah bin An Nu'man ia berkata, Aku 
mendengar Sa'id bin Jubair berkata: ada sebuah ayat yang menyebabkan penduduk Kufah 
berselisih tentangnya, maka aku berangkat menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan ayat 
itu. Lalu Ibnu Abbas berkata, Yaitu ayat: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin 
dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka 
kepadanya." (An Nisa: 93). Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun dari surat An Nisa, tidak 
ada yang menghapusnya sedikitpun. 


N 


طاو 
N‏ 
“ 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 94 


NE عَنْعَطَاءِعَنَابْنِعَبَاسِرَضِيَ‎ UA di 
BAN a JANG MELATI Ca PATAH JANGAN قو لو‎ 


A G PPZ اس‎ PEP Aan 
كو كدو‎ NGA AH 7 DA MEA الع لب‎ 


۶ 


SEN GAGAT INA SANA 


AN 


N 


PA A BUSI لاله‎ BEAN 


4225. Telah menceritakan kepadaku 'Ali bin "Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari 'Atha dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma mengenai firman Allah: 
"Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu: 
'Kamu bukan seorang mu'min." (An Nisaa: 94) Ibnu Abbas berkata: "Beberapa orang muslim 
menemui seseorang yang tengah berada dikambing-kambing miliknya lalu ia mengucapkan: 
Assalaamu 'Alaikum. Namun mereka menangkapnya lalu membunuhnya kemudian 
mengambil kambing-kambing tersebut, hingga ayat: "dengan harapan kalian mendapatkan 
kekayaan dunia, yaitu kambing-kambing itu. Ibnu Abbas membacanya: 'As Salaama.' 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 95 


TEMA ES PE Ayam بُ دال قال | ِبر‎ Ines SAS 
جس لل‎ LI senin الڪ ڪوف‎ i AN GAN PE ANNA حَدَكْنِي‎ 


a‏ 106333335 ها ةمرفم feasa TEA‏ عَلَيّهِ PES‏ سوي 


Z 


Baha 4h o sel LAN Jaó SARAN 3) féa halla real 


ra. 


ala ja SA ASUS AN Dengan a أَسَتَطِيعٌ‎ FENE 
4 ووعوور در ور‎ 

D. ا‎ BER 
4226. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah dia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dia berkata; Telah 
menceritakan kepadaku Sahl bin Sa'ad As Sa'idi bahwasanya dia melihat Marwan bin Hakam 
sedang berada dimasjid maka aku menemuinya dan duduk di sampingnya. Ia mengabarkan 
kepada kami, dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 
mendiktekan kepadanya ayat LAA YASTAWIL QAA'IDUUNA MINAL MUKMINIINA WAL 
MUJAAHIDUUNA FII SABIILILLAAH' 'Tidaklah sama antara orang mukmin yang tidak ikut 
berperang dan mereka yang berjihad fii sabilillah.' (An Nisa: 95) Kemudian datang kepadanya 
Ibnu Ummi Maktum dan beliau mendiktekannya kepadaku. Lalu ia berkata; wahai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam seandainya saya mampu untuk berjihad, niscaya saya akan 
berjihad. Dan ia adalah orang yang buta, kemudian Allah menurunkan kepada Rasul-Nya 
shallallahu 'alaihi wasallam dan pahanya berada di atas pahaku hingga terasa berat bagiku 
hampir aku merasa takut pahaku patah, kemudian terhilangkan kesusahannya, dan Allah 
'azza wajalla menurunkan ayat GHAIRU ULIDHDLARAR' 'Kecuali orang-orang yang 
mempunyai halangan'. 


PA AN A Ba EA SIS عْمَرَ‎ AA anta 


A 


IM 


0 AAA ر‎ ala gaga NGA اهاي دشر‎ 


AN sea a‏ ور 
Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar Telah menceritakan kepada kami‏ .4227 
Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; tatkala turun ayat: LAA‏ 


YASTAWIL OAANDUUNA MINAL MUKMINIINA WAL MUJAAHIDUUNA FII SABIILILLAAH' 
"Tidaklah sama antara orang mukmin yang tidak ikut berperang dan mereka yang berjihad fii 
sabilillah.' (An Nisa: 95) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggil Zaid, lalu Zaid 
menulisnya. Kemudian Ummi Maktum datang mengadukan kesulitannya untuk ikut 
berperang karena buta. Maka Allah menurunkan ayat: GHAIRU ULIDLDLARAR' 'Kecuali 
orang-orang yang mempunyai halangan'. 


A 


AN) SEN a KA Ki‏ الْقَاعِدُونَ 


Sabi NA ASA GAN SG Sa sal PASANG 8 KANG 

Segi NGE Jar 30 (وَالْمُجَاهِدُو‎ tansa Nan MAAN PSN قال ا کټ‎ 

MAN NANA قَقَالَيَارَسُولَاللَّهأنَاصَ‎ AAA a sale 
AN Jai BEAN NI pt inn PAN) 


4228. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Israil dari Abu Ishag dari 
Al Bara' dia berkata; LAA YASTAWIL OAA'IDUUNA MINAL MUKMINIINA WAL 
MUJAAHIDUUNA FII SABIILILLAAH' "Tidaklah sama antara orang mukmin yang tidak ikut 
berperang dan mereka yang berjihad fii sabilillah.' (An Nisa: 95), Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Panggilkan si fulan, maka ia datang seraya membawa tempat tinta dan 
lembaran dari kayu atau tulang. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tulislah: 
"LAA YASTAWIL OAA'IDUUNA MINAL MUKMINIINA WAL MUJAAHIDUUNA FII SABIILILLAAH" 
"Tidaklah sama antara orang mukmin yang tidak ikut berperang dan mereka yang berjihad fii 
sabilillah.' (An Nisa: 95) sedangkan di belakang Nabi shallallahu "alaihi wasallam ada Ummi 
Maktum, lalu dia berkata: Ya Rasulullah, aku ini buta, maka turunlah dalam ayat itu: GHAIRU 
ULIDLDLARAR' 'Kecuali orang-orang yang mempunyai halangan'. 


PA PA 2 
- 
TG ا‎ Ma KM, w 


CAA JA حو حَدّكبي‎ a ما ام‎ PEREKA 


2 


SERI TA ANANA sa bah, ASN AE KAA 


SEE aé fia pailai aelig es 2. 3 TAKE عباس رضي‎ 


4229. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij Telah mengabarkan kepada mereka; Demikian juga diriwayatkan 
dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepadaku Ishag Telah mengabarkan kepada kami 
'Abdur Razzag Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij Telah mengabarkan kepadaku 
'Abdul Karim bahwa Migsam -budak- 'Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepadanya dari 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengenai ayat: LAA YASTAWIL OAA'!DUUNA MINAL 
MUKMINIINA WAL MUJAAHIDUUNA FII SABIILILLAAH' "Tidaklah sama antara orang mukmin 
yang tidak ikut berperang dan mereka yang berjihad fii sabilillah.' (An Nisa: 95), yaitu yang 
duduk-duduk tidak ikut perang Badar dan orang-orang yang berangkat untuk berperang. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 97 


PIA apa E LAN UN A A ی ل‎ NE SS 


= 


ngasa لش‎ Dea DG pah aga SANA NAH IN Aas A 


PA A PA A و‎ PA e 2 
NI BANA, ag Prau ate he ayat ااه کے‎ are ZA & 
بهفيصيب حدھ فيقتله او‎ AN PEN GUA gank AN LAI A5 ME A 


AG GA 2‏ جره 
? 


MEI i SES, Sa MAYANG BEJ 


4230. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid Al Mugri Telah menceritakan 
kepada kami Haiwah dan yang lainnya, keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin 'Abdur Rahman Abu Al Aswad berkata: dia berkata: Penduduk Kufah dipaksa 
untuk mengirim pasukannya memerangi penduduk Syam dan aku disuruh untuk memimpin 
mereka. Lalu aku bertemu dengan Ikrimah -mantan budak dari- Ibnu Abbas maka aku 
mengabarkan hal itu kepadanya, namun ia sangat melarangku untuk melalukan hal itu. Ia 
berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abbas bahwa sejumlah kaum muslimin pernah 
bersama orang-orang Musyrikin hingga menambah jumlah mereka. Lalu anak panah datang 
dan dilepaskan hingga mengenai salah seorang dari mereka (orang-orang muslim yang 
berada di tengah-tengah kaum musyrikin) dan membunuhnya atau ditebas hingga terbunuh. 
Kemudian turunlah ayat: "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam 
keadaan menganiaya diri sendiri. (An Nisa: 97). diriwayatkan oleh Al Laits dari Abul Aswad. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa ayat 98 


Z 
Ca “5 


MEI رضي‎ MEN ESA AE AE BEN SIKA MA) ARAH 
AN AE ANENG الْمُسَكَضحَفِينَ) كَالَ‎ 


4231. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia 
berkata mengenai firman Allah: "Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita." 
(An Nisa: 98). Ibnu Abbas berkata; Ibuku termasuk orang yang mendapatkan udzur dari 
Allah. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 99 


A MITALA? وہ‎ A pe A k, IIN ر‎ k, l 22272 وم‎ SA عو‎ 9 
بَيّمَا النبىّ‎ IGEL ÉN ةرضى‎ ena aa esa 


7 ص‎ 7 on 


“ 
NPSN LA SIA IU EA Kal Lah al gags! 
P 5 RA al ad ala yaa Ae 


2 2 Ai 4 اکر‎ Sa Pa Fa ba 5 م‎ 

ANG س‎ pan ana aa 0 
4232. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: Tatkala 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi wasallam shalat Isya, ketika beliau 
Shallallahu'alaihi wasallam selesai mengucapkan, "Sami'allahu liman hamidah (Allah Maha 
Mendengar terhadap semua yang memuji-Nya). Kemudian beliau mengucapkan doa -sambil 
berdiri sebelum sujud-, "Ya Allah, selamatkanlah Ayyasy bin Abu Rabi 'ah, Salamah bin 
Hisyam, Al Walid bin Al Walid, serta orang-orang lemah dari kalangan kaum mukmin. Ya 


Allah, timpakan siksaan-Mu kepada Bani Mudhar dan jadikanlah tahun-tahun mereka seperti 
tahun-tahun Yusuf (penuh penderitaan, paceklik, kekeringan -penerj)." 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 102 


Na a SANA E GA, AA PANDHAN KELANA 
2 24 A 
| 


2 Na 7 و و 55 ولور‎ 2 CAP اور‎ DA gr gs 7 Rre 
NENG ARS | , AS sai ES aa 
Wa RS SOE EN 


4233. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Abu Al Hasan Telah 
mengabarkan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij berkata: Telah mengabarkan kepadaku 
Ya'la dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengenai firman Allah: Jika 
kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit (An Nisa: 
102) Abdurrahman bin 'Auf berkata: pada waktu itu beliau dalam keadaan terluka. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 127 


A - 


EA EA PI HAN SAS ERA PA (AS Jne Ka ag USS 
2 2 A a20, Da 
an هن‎ ISA فت يڪم فم قو لهو دعبو‎ Baa فو‎ ma AN 


دعو 


LÊNGA jaba SA NAs Pa SE aN saito عَايسَهُ‎ 
DARI GI 2S Ala ANG GAN SEKS 


4234. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah berkata; Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah Telah 
mengabarkan kepadaku Bapakku dari 'Aisyah radliallahu "anhu mengenai firman Allah: Dan 
mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa 
kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga 
memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa 
yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka. (An Nisa: 127). 
Aisyah berkata: (Ayat ini) diturunkan berkaitan dengan wanita yatim yang ada pada 
seseorang. Wanita yatim itu menyertakannya dalam hartanya hingga dalam urusan kebun 


kurmanya, lalu ia ingin menikahinya, ia tidak mau menikahkan wanita yatim itu pada lelaki 
lain lalu disertakanlah ia dalam mengurus hartanya, hingga ia menyusahkannya dengan tidak 
menikahinya dan tidak menikahkannya pada lelaki lain. Maka turunlah ayat tersebut. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 128 


22 3G PEA يدم‎ 0 AG a 5 24 2 ع و‎ Kara 0 ر دو‎ 
MAAN en pain Ea ES Gor alun Balas SES JL له نم‎ 


a Lang dh جل کو مُعِنَدَمَالْمَوَاً‎ ASEAN Nina SEA 
يفي مَلِكَ‎ PAI GAN AAN AG PEAN È 


4235. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 
'Aisyah radliallahu 'anha mengenai firman Allah: Dan jika seorang wanita khawatir akan 
nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya. (An Nisa: 128). Aisyah berkata; ayat ini 
mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya dan 
memberikan hak wanita itu, hingga ia ingin berpisah darinya tanpa mentalaknya. Lalu dia 
berkata; Kamu akan tetap halal bersamaku. Maka turunlah ayat ini. 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa` ayat 145 


das دقال كَنَافي‎ 2 AN aa PA قال‎ Gêni a PA rta 
A 7 


F SAN Per WI SITE PAN Sa 
ال‎ nata a SABUNG a KANG BN ga 


1 


Koba gni iá KS Seka ga PIA AB AE Bam Naah 


و ?2 


A تا‎ SS تابو‎ Aa Hn KA PS دُعَلَقَوْ م‎ WNI AE BUS iss 


4236. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
Bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Ibrahim dari Al Aswad dia berkata: Kami pernah berada di majlis Abdullah, tiba- 
tiba Hudzaifah datang seraya mengucapkan salam, lalu dia berkata sambil berdiri: "Sungguh 
telah diturunkan ayat nifak atas suatu kaum yang terbaik dari kalian. Al Aswad berkata: 
'Maha Suci Allah, sesungguhnya Allah berfirman: "Sesunguhnya orang-orang munafik akan 
berada di dasar neraka yang paling bawah. Maka Abdullah tersenyum dan Hudzaifah pun 
duduk di pojok mesjid. Tiba-tiba Abdullah berdiri, ketika para sahabatnya sudah pergi. Lalu ia 
melempariku dengan kerikil-kerikil kecil. Maka aku pun menghampirinya. Hudzaifah berkata, 
Aku heran dengan ketawanya, sungguh dia telah mengetahui apa yang aku ucapkan 
mengenai ayat nifak telah diturunkan atas suatu kaum yang terbaik dari kalian lalu mereka 
bertaubat dan Allah pun menerima taubat mereka." 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 163 


Ge 


Sa Hana e sa Gi o 


bs 2 2 وو‎ 4 AN وور‎ a ا رک ر‎ 21244 
4237. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Al A'masy dari Abu Wail dari 
'Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak layak bagi siapapun untuk 
mengatakan; 'Aku lebih baik dari Yunus bin Mata.' 


PELAN sig عَنْعَطَاءِبْوِيَسَارٍ َنأ ي هر‎ SIN SAS AAS SAS A NA tara 


14 AE r 


LEE aah ÁA NRE zie AN aa) 


4238. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan Telah menceritakan kepada 
kami Fulaih Telah menceritakan kepada kami Hilal dari 'Atha bin Yasar dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa mengatakan: 
Aku lebih baik dari Yunus bin Mata, maka sungguh dia telah berdusta." 


Bab: [Bab] Surat An Nisaa' ayat 176 
خر سُورَة‎ NGALA AAN Can ٳسحاق و‎ Si ANAS 


EEE SERA SN SES) 


4239. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishaq Aku mendengar Al Bara' radliallahu "anhu berkata: surat yang terakhir 
kali turun adalah surat Bara ah sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka 
meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu 
tentang kalalah. (An Nisa: 176). 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 3 


الو واه الم د اماو كر ب لكي 


A Pd 
1 l ووم‎ 1 A LEN و‎ 


KANE Se GI : MB ae BEN SE 5 يدلو‎ ١ oh ٳڪم فر‎ 
BE AJE EL RASA, SERAH : ANN ANN a Ne $ 
Aan” LAS YNA 333) 


4240. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami 'Abdur Rahman Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Qais dari Tharig bin 
Syihab dia berkata; Orang-orang Yahudi mengatakan kepada Umar, "Sesungguhnya kalian 
membaca satu ayat, seandainya ayat itu diturunkan kepada kami, maka hari turunnya ayat 
tersebut pasti akan kami jadikan hari raya." lalu Umar menjawab: "sesungguhnya aku sangat 


tahu dimana ayat tersebut diturunkan, pada hari apa diturunkan, dan di mana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berada ketika ayat tersebut diturunkan, bahwa ayat tersebut 
diturunkan pada hari Arafah dan kami demi Allah pada waktu itu sedang melaksanakan 
wukuf di Arafah." Sufyan berkata: aku ragu tentang: "hari Jum'at atau bukan." yaitu ayat: 
"Pada hari Ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 
kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu."(OS Al Ma'idah ayat: 
3). 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 6 


ak ia MA? A A‏ أَبِيهِعَنْعَايِضَدَرَضِيّاللَُعَئهًا 
NIA 55‏ و ata SEN a PAA‏ سو Si an SAPA po AN‏ 


ml féa عقي ناقام لالص اعا دو‎ ANA lol HANIS) 8 


Us ANING gabah أي بكر‎ d) EN Aka ya sela JAN Gta ÊNGG 


Ne‏ ذا 


P 


Aa A e PA GAB بر سو‎ CAME 


Je aan كَدَحَاءَقتَالَحَبَسَتِ‎ an A sala pa AT AIA 5» 
ASI K3 NENTENG عل مادو‎ AN EN Janam 


IM 


BISA سول‎ SAN II من‎ SERI اصرق ولا‎ A sa 
45 NGA ne Kana RAN: Laka saé 2 رول رصل اه‎ eas eias ع‎ 


A 


na NGGEN يا آلا ي کر‎ h ي حصي مَاهي‎ AA, PIA 
EN AS sil 


4241. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari 'Abdur Rahman bin Al Qasim dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu'alihi 
wasallam dalam sebagian perjalanannya, dan saat kami sampai di Al Baida -atau di 
Dzatuljaisy- kalungku hilang, maka Rasulullah Shallallahu'alihi wasallam berhenti untuk 
mencarinya dan para sahabat juga ikut bersamanya. Mereka tidak mempunyai air dan juga 
Rasulullah Shallallahu'alihi wasallam. Para sahabat datang kepada Abu Bakar 
Radliyallhu'anhu dan berkata, 'Apakah kamu tidak melihat apa yang diperbuat Aisyah?! la 
menghentikan (menahan) Rasulullah Shallallahu'alihi wasallam dan para sahabat, padahal 
mereka tidak pada tempat yang ada airnya dan mereka juga tidak mempunyai air'. Abu 
Bakar Radliyallahu'anhu lalu datang (kepadaku) dan Rasulullah Shallallahu'alihi wasallam 
berbaring meletakkan kepalanya diatas pahaku dan beliau tertidur. la berkata, 'Kamu 
menahan Rasulullah Shallallahu'alihi wasallam dan manusia pada tempat yang tidak ada 
airnya dan mereka juga tidak mempunyai air?" Aisyah berkata, "Abu Bakar mencelaku dan 
beliau mengatakan sebagaimana yang dikehendaki Allah dan ia menekan lambungku dengan 


tangannya. Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali keadaan Rasulullah 
Shallallahu'alihi wasallam yang berada diatas pahaku! Rasulullah Shallallahu'alihi wasallam 
tertidur hingga pagi, tanpa ada air. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat 
tayamum, maka mereka pun bertayamum." Usaid bin Hudhair berkata: "Ini bukan 
keberkahan keluargamu yang pertama wahai keluarga Abu Bakar!" Aisyah berkata, "Lalu 
kami membangunkan unta yang kami tunggangi, dan kalung tersebut ternyata ada 
dibawahnya. 


AAN ANE IKEA Eh 3 ابن‎ Pa an Walet Ss Esia 


Wk 


JELANG iaia A A JÊNG ak NE a 
JG ianh aba kah S بو‎ AJIAN 5 PASAR, رل تى‎ Ata 25 الله عل‎ 


YA 243138 JAM Para Z T P 


LA 
138 


Ga AI Aa par e a sianelau E‏ اما 
AYI KE ANIES NIAS‏ في گم يا آلَأَي یکر YANG‏ 
رگم 


4242. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dia berkata; Telah mencerita kan 
kepadaku Ibnu Wahb dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwa 'Abdur 
Rahman bin Al Qasim Telah menceritakan kepadanya dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 
'anha, Kalungku pernah hilang di Baida, yang pada waktu itu kami sudah masuk ke Kota 
Madinah, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberhentikan untanya dan turun. 
Lalu beliau menyandarkan kepalanya dipangkuan sambil tiduran. Abu Bakr datang kepadaku 
seraya marah mencelaku, dia berkata; 'Kamu telah menahan orang-orang dari melanjutkan 
perjalanan kerena mencari kalung.' Aku diam seperti orang mati, karena takut mengganggu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, padahal Abu Bakr telah menyakitiku. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bangun dari tidurnya dan tibalah waktu shalat shubuh, 
maka beliau mencari air, namun beliau tidak mendapatkannya. Lalu turunlah ayat: Hai 
orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat.... (Al Maidah: 6). Maka 
Usaid bin Hudlair berkata: 'Sungguh Allah telah memberkahi orang-orang karena kalian 
wahai keluarga Abu Bakr. Tidaklah kalian berada kecuali telah memberikan keberkahan 
kepada mereka. 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 24 


A 


pjk ani ZA A TETEE PAR Aa 


22 NA 


AA ع‎ BAN JAN N بُو‎ ARAH PPI حو حَدَكْنِي‎ NAN AAN ; 


ر ر 


PG ENG 


2 و 


naga. قالالمقد قَدَادْيْوَمَبَدَرِيَارَ‎ ae AEE N 


IM r 


AEA SINUS ALI AAA E ga) 


ALA Gt. Ta LAs LANAT A PANA ص ص‎ g 22 و و‎ E شدي وار‎ 
NM big BRA ES يَهوَسَلمَوَرَوَامُوَ‎ AN ANA 


Pata LA صَلَ‎ ANUS IE 
4243. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Isra'il 
dari Mukharig dari Tharig bin Syihab: Aku mendengar Ibnu Mas'ud radliallahu "anhu berkata: 
Aku menyaksikan dari Migdad. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Telah 
menceritakan kepadaku Hamdan bin 'Umar Telah menceritakan kepada kami Abu An Nadir 
Telah menceritakan kepada kami Al Asyja'i dari Sufyan dari Mukharig dari Tharig dari 
'Abdullah dia berkata, Pada waktu perang Badar Miqdad berkata, "Ya Rasulullah, Kami tidak 
mengatakan sebagaimana dikatakan Bani Israil kepada Musa: FADZHAB ANTA WA RABBUKA 
FAOOTILAA INNA HAAHUNAA QAA'IDUN (Pergilah kamu bersama tuhan kamu untuk 
berperang, sedangkan kami duduk disini saja). Tetapi kami mengatakan: pergilah dan kami 
akan ikut bersamamu. Namun seakan-akan perkataan Migdad itu disembunyikan dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula oleh Waki' dari Sufyan dari 
Mukharig dari Tharig bahwa Miqdad mengatakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


355 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 33 


PA KENEN YE NIS Lai á AN مُحَمَّدُ‎ SS BN IE 76% SAAL 3- 


4 رر‎ 2 2 pi E ر < ر‎ AEA we 
KENA DI يقلابه أنه‎ a NG رَجَاءِمَوَ‎ 
PA A 


PA IKA Bu a هو‎ S إلا‎ LANG E A81 363 


wi 


JS وَبَعَدَإِحْصَانِأَوَ‎ Sr Pen JS LEG EL 
AS S BN RS ENG la AA Asa AE كف‎ KE 


JAGA PA JAR AG Ass Jo Ge as MN gg ea 


Iya g Para PAW al Sr gand PAN 31 
FERES MAS AN S3 B AE ANGEN IA gak A KAT ابوا او‎ 


AS Fa NGANG kasak MAS ANA Me PT Pe Pa AA) 


FX Pa 


aja او‎ Haa ia SNN SN Jai KA Si S3 قال‎ 


A 


4244. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin 'Abdullah Al Anshari Telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dia berkata; 
Telah menceritakan kepadaku Salman Abu Raja' mantan budak Abu Qilabah dari Abu 
Qilabah bahwasanya ia pernah duduk di belakang 'Umar bin 'Abdul 'Aziz lalu mereka 
berbincang-bincang tentang para khalifah. Abu Qilabah berkata; para khalifah itu telah 


memimpin. Umar pun menoleh kepadanya -pada waktu itu Abu Oilabah berada 
dibelakangnya.- seraya berkata: apa yang kamu katakan wahai Abdullah bin Zaid, -atau ia 
mengatakan-, apa yang kamu katakan wahai Abu Oilabah? Aku menjawab: Aku tidak 
mengetahui seseorang jiwa boleh dibunuh dalam Islam, kecuali seseorang yang telah 
menikah kemudian berzina, atau ia membunuh secara tidak benar, atau ia memerangi Allah 
dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. 'Anbasah berkata, Telah menceritakan kepada 
kami Anas mengenai hal ini dan itu. Aku berkata, dan kepadaku Anas menceritakannya, ia 
berkata; suatu kaum pernah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata, 
Cuaca kota ini sudah tidak cocok bagi kami. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
ini ada beberapa hewan ternak milik kami, maka keluarlah kalian dan minumlah dari susu 
dan air kencingnya. Lalu mereka pun meminum susu dan air kencing unta hingga mereka 
segar kembali. Lalu mereka mendekati pengembala dan membunuhnya serta mengusir 
bintang ternaknya. Tak lama kemudian, diantara mereka ada yang membunuh jiwa secara 
tidak benar, dan memerangi Allah dan Rasu-Nya serta menakut-nakuti Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. kemudian Umar berkata: Maha suci Allah, lalu berkata: 'Apakah kamu 
menuduhku? Abu Oilabah berkata: Anas telah menceritakan kepada kami mengenai hal ini, 
dan dia berkata: wahai penduduk ini (Syam), sesungguhnya kalian akan senantiasa dalam 
kebaikan selama orang ini ada pada kalian. -atau yang serupa dengan hal itu.- 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 45 


5 - 


GAS SS JBS BLN Ge Seng ددني محمد سام اما‎ 
صل ايهو سدم‎ NG ALE NAK MSN ya ES Ma مان‎ 


A 


Tá CURE E Ns s JS akah asalé Par BISA AÉ 
Ara NG ka EA SAN 5 NGANG ga سېا ار‎ 


bad r 


KTA ES Aia aa AAN AI s A3 


4245. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada kami 
Al Fazari dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu dia berkata: Rubayyi' -bibinya Anas bin 
Malik- pernah mematahkan gigi seri budak dari Anshar. Lalu kaumnya meminta gishas 
dengan mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyuruh untuk menggishashnya. Anas bin Mudlar -paman Anas bin Malik- berkata, Tidak, 
demi Allah, jangan engkau patahkan giginya ya Rasulullah. Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: 'Wahai Anas, Kitabullah adalah Oishash." Namun kemudian kaumnya 
merelakannya dan menerima dendanya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah ada orang yang apabila dia bersumpah atas nama 
Allah maka ALlah akan mengabulkannya." 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 67 


A 


GG a ANG ES ce DA E 
وَاللَهُ‎ SIS Kia, BEAN AS Le ISA JASA Bela RESES 


A 


Ra عو و‎ 
KÍ ág Gaya NG GA ga NGANG يفول‎ 


4246. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Isma'il dari Asy Sya'bi dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu "anhu dia berkata; 
'Siapapun yang berkata bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam menyembunyikan 
sebagian dari yang telah diwahyukan kepadanya, maka dia telah berdusta. Karena Allah 
telah berfirman: Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu dari 
Rabbmu.. (Al Maidah: 67). 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 89 
Sea Ba EA Am SAS MA SA 3 SA 
A3 AI Ng AN وف آيمَانڪم) فقول‎ Patra SA Ay as 


4247. Telah menceritakan kepada kami "Ali bin Salamah Telah menceritakan kepada kami 
Malik bin Su'air Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha Ayat ini: Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah- 
sumpah yang kamu sengaja.. (Al Maidah: 79), diturunkan berkenaan dengan perkataan 
seseorang: Tidak demi Allah, iya demi Allah. 


ih LA‏ ر 


هشام قَالَأَخَْرَنِ SEA a‏ 
كلامت بول لز لكلو AMIN adi‏ ويك ار ع کار ی غر ھا ا 
pa PN AH YEH 25 SELAI‏ 


PE 5 نا‎ NA Sis 


4248. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja' Telah menceritakan kepada 
kami An Nadir dari Hisyam dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Bapakku dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa bapaknya tidak pernah berdusta dengan sumpah hingga Allah 
menurunkan penghapus dosa sumpah. Abu Bakr berkata: "Tidaklah aku memandang suatu 
sumpah, lantas kulihat lainnya ada yang lebih baik kecuali aku menerima rukhsah 
(keringanan) yang Allah berikan (membatalkan sumpah) dan aku melakukan yang terbaik." 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 87 


Ga PEA 


HS قال‎ ML عَن عَبَدِ اللََرَضِيَ‎ be Jan Ei NE َون دتا‎ AE Sis 
MB Sa 2S ASN Meat Ada sad Na ga) 
LA Neng ANN Ta AL ifto ANA SSI 


4249. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun Telah menceritakan kepada kami 
Khalid dari Isma'il dari Oais dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata: Kami pernah 
berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri- 
istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi 
shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya. tapi setelah itu beliau 
memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dalam waktu tertentu. lalu 
beliau membacakan ayat: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa 
yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al Maidah: 87). 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 90 


Na A 7. TE A T 
OPERAE A و‎ vi “ G 2 0. 21 SA IPS ر‎ 
اتا‎ e Pi 


4250. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Umar bin 'Abdul 
'Aziz dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Umar radliallahu 'anhuma dia 
berkata; Tatkala turun ayat yang mengharamkan khamr, pada waktu itu di Madinah ada lima 
gelas yang berisi minuman anggur. 


ME MEI يز‎ AI AKA, pa BE jang Sis 


SAT AIA LAN Ai Hana pe PASI URL رضي‎ 


4 


r 2, A 


BK IE Ea AG IE Ae هل‎ ISI AN SE 
SEN MEI gas PA AG اعَنَْا‎ JAS AA yg EEN 


4251. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu 'Ulayyah Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Shuhaib dia berkata; Anas 
bin Malik radliallahu 'anhu berkata: 'Kami tidak punya khamr kecuali Fadlikh kalian ini, yang 
biasa kalian sebut dengan Al Fadlikh. Aku pernah menjadi orang yang memberi minum Abu 
Thalhah, dan fulan, serta fulan. Lalu datang seseorang berkata; 'Apakah telah sampai kepada 
kalian suatu kabar? Mereka bertanya: 'Kabar apa itu? Dia menjawab: 'Khamr telah 
diharamkan.' Mereka berkata; Wahai Anas, bakarlah kendi-kendi ini! Mereka tidak pernah 


meminta dan kembali kepada memimum khamr lagi setelah mendengar kabar dari orang 
tadi. 


pres Ken A 0 KE Mae ns 3 Si م‎ RRE BER) شا‎ a a 7 Tea 
2 25 z3 CRVE 72 Sk 272 4 2 
يدها‎ PISA AU فقتلو‎ 


4252. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Fadll Telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari 'Amru dari Jabir dia berkata: Beberapa orang yang berangkat ke Uhud 
meminum khamr diwaktu pagi, lalu mereka terbunuh semua sebagai syahid, hal itu terjadi 
sebelum pengharamanan khamr. 


Pela س عاي حَيَا‎ sala Se CAST al BEAN As 


å FAE PAN dai Pera‏ بو Aa‏ الاش 


AAN MAN Gali A Aa ya وي‎ A pê 


Jaa 


4253. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim Al Handzali Telah mengabarkan 
kepada kami 'Isa dan Ibnu Idris dari Abu Hayyan dari Asy Sya'bi dari Ibnu 'Umar dia berkata, 
Aku mendengar 'Umar radliallahu "anhu berkhutbah di atas mimbar Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, ia mengatakan: Amma ba'du, "Wahai manusia! Ketahuilah, sesungguhnya khamer 
telah diharamkan. Dan ia terbuat dari lima macam (buah): anggur, kurma, madu, terigu, dan 
gandum. Khamer adalah sesuatu yang menutupi akal." 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 93 


“5 


La IN ENI ce a EL pa NES ÉN ACEEA 
siba) nuan PAN BEN الْمَضِيحُوَ‎ 
CIBLEK por SI Meri ih Pa تحر‎ 
NGA AJE PELNI Ji PEETER 
JÊG YANG b) Er Ais sê n a EE 5 

/ e LA ار 4 إن‎ ALT A 
4254. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid Telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu bahwa 
Khamr adalah yang dihasilkan dengan membakar buah kurma. Muhammad Al Bikandi 
menambahkan dari Abu Nu'man dia berkata; Aku adalah orang yang member minum di 


rumah Abu Thalhah. Lalu turunlah ayat yang mengharamkan Khamr, kemudian disuruhlah 
seseorang mengumumkannya. Abu Thalhah berkata; keluarlah dan dengarkanlah suara itu. 


Abu Nu'man berkata: Aku pun keluar lalu ku katakana; 'Orang itu menyerukan bahwa Khamr 
telah diharamkan. Abu Thalhah berkata kepadaku: pergilah dan bakarlah khamrnya. Anas 
berkata: Maka kabar ini menyebar hingga ke gang-gang Madinah. Anas bin Malik 
Radliyalalhu'anhu berkata; arak mereka pada waktu itu adalah terbuat dari fadlikh 
(minuman yang terbuat dari busr), busr (kurma yang masih muda). Sebagian kaum berkata: 
sebagian kaum telah telah meninggal sedang arak telah telanjur masuk perut mereka. Anas 
bin Malik Radliyalalhu'anhu berkata; maka Allah "azza wajalla menurunkan "Tidak ada dosa 
bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan 
makanan yang telah mereka makan dahulu... (Al Maidah: 93). 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 101 


NA SAS‏ ليد ين ASI Sa INA NE‏ مُومى بن مين نأي 
رضي EN‏ طب رسو CRAEN AAR SANAK Áa gak EN Jo ANG‏ 
AA AI Para HP S Naa :‏ 


13م 


) نند کڪ شۇ کم‎ PAHA SN َرَت هزو الک ی‎ Seni AAA tra 


T 


A 2 2 76‏ 4 2 ور“ 
Kan EA 353795‏ 


4255. Telah menceritakan kepada kami Mundzir bin Al Walid bin 'Abdur Rahman Al Jarudi 
Telah menceritakan kepada kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Musa bin Anas dari Anas radliallahu "anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berkhuthbah dengan khutbah yang belum pernah aku dengar sebelumnya, beliau berkata: 
"Seandainya kalian dapat mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian pasti akan sedikit 
tertawa dan banyak menangis.' Anas berkata, Para sahabat Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menutupi kepala mereka dan mereka pun terserang sakit sengau hidung.' Setelah 
itu, 'Ada seorang laki-laki bertanya, 'Siapakah ayah saya? ' Beliau menjawab: 'Ayahmu adalah 
si fulan.' Maka turunlah ayat yang berikut ini: Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu bertanya tentang segala sesuatu yang apabila dijelaskan kepadamu, maka hal itu akan 
memberatkanmu. (OS. Al Maa'idah: 101). Diriwayatkan oleh An Nadir dan Rauh bin Ubadah 
dari Syu'bah. 


ر ار ر ? ر ار 2 ر اي لسعو 

حَدثتا القضل بنْسهل حدثتًاأبو E NG AN‏ ا انو NGE ANGEN KN‏ 
کا د IAPAA w‏ مقو لال مم م 
قال 33 pe tas SA‏ سرض اه NG ABU Aa pa‏ جل مناي 

sgr A A 

SANA a NAN ايم زوا‎ Asi (seja Nas 

74 PAN PS > gz Nai Z,Ž isl, AN 

4256. Telah menceritakan kepada kami Al Fadll bin Sahl Telah menceritakan kepada kami 

Abu An Nadir Telah menceritakan kepada kami Abu Khaitsamah Telah menceritakan kepada 


kami Abu Juwairiyah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata, Suatu kaum pernah 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai bentuk pengejekan. 


x‏ = ماع 
N‏ 
y‏ 
2 
x‏ 
p-‏ 
E‏ 
— 
NX‏ 

N 
اما‎ 


Seseorang dari mereka berkata: 'Siapa bapakku? ' Seseorang lagi berkata ketika untanya 
hilang: 'di mana untaku? ' maka Allah menurunkan kepada mereka ayat: Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang segala sesuatu yang apabila dijelaskan 
kepadamu, maka hal itu akan memberatkanmu. (OS. Al Maa'idah: 101). 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 103 


E ربن‎ 


| ia a L 7 2 WE e 


KAN AAA" ولا‎ ESTAT Pa 46 و ل‎ 


A Z Z 


T AAEE 


Pd 


IE il SS P TK‏ إِنْوَصَلَتٌإِحَدَاهُمَا 


: رابغو‎ SNN ji IMA SL AN, 
CAK قال يابو‎ ASK FE ale A Ah jk sera la 


2 KAN TEAMS SA قا َالَأ مو‎ INA ? A SE KA 


A 


MEA ر‎ das 


panen SAN an BRA Ed MAAN 333333 


Gagas 
4257. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dia 
berkata: Bahirah adalah unta yang kantong susunya ditahan untuk berhala-berhala hingga 
tidak boleh bagi seorang pun memerasnya, sedangkan sa'ibah adalah unta yang mereka 
sebut untuk tuhan-tuhan mereka tidak boleh diberi beban tunggangan apa pun diatasnya. 
Ibnu Al Musayyib berkata: Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Aku melihat Amru bin Amir Al Khuza'i menyeret ususnya dineraka." la adalah 
orang pertama yang membuat unta sa 'ibah. Sedangkan Al Washilah adalah unta yang masih 
perawan. Unta itu sengaja dibikin perawan semenjak diperanakan. Setelah itu dijodohkan 
dengan unta betina lagi. Unta itu mereka suguhkan untuk berhala-berhala mereka. hingga 
salah satunya bisa menyentuh yang lainnya tanpa ada unta jantan. Sedangkan Unta Haam 
adalah unta subur, mereka membiarkannya beranak hingga bilangan tertentu. Apabila telah 
selesai, ia tinggalkan untuk berhala-berhala mereka dan dijaga dari beban apapun hingga 
tidak boleh ada tunggangan apapun diatasnya. Mereka menamakannya Al Haami. Dan Abul 
Yaman berkata kepadaku, Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri, Aku 
mendengar Sa'id berkata, dia mengabarkan hal ini. perawi berkata; dan Abu Hurairah 
berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dengan Hadits yang 
serupa. Diriwayatkan oleh Ibnu Al Had dari Ibnu Syihab dari Sa'id dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


4 ر و م و < A 4 4 2 z‏ 
A‏ وماس م و5 رجي شل كر هم AN ANGGA KASANGA NGGEN ANG GE A‏ مد م 


Ay 


AN A EA TAM 0 an PS 
لسَّوَايِبَ‎ EN دايج واو ل‎ ENGGAN a A 


4258. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abu Ya'gub Abu 'Abdullah Al Karmani 
Telah menceritakan kepada kami Hassan bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Yunus 
dari Az Zuhri dari 'Urwah bahwa 'Aisyah radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Aku melihat penghuni Jahannam sebagiannya saling 
mematahkan (menindih) sebagian yang lain dan aku melihat Amru bin Amir Al Khuza'i 
menyeret ususnya di neraka." Ia adalah orang pertama yang membuat unta sa 'ibah." 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 117 


2 


MEA E SS اال ددا‎ 


WA 


NAK. GA قال یا‎ a AI حب رسو‎ NGGEN رضي‎ 
2 ZA PA 


Z La رن‎ - 5 Az Te ل ار عم عي د‎ MASA م وم در‎ 
ASI كَنَاقَاعِلِينَ) إلى آخر‎ É ANE 30205 JS SE GLS ANISA 


pd 1 ا‎ 


Z 3 A 


LA JBS SI 


Inang Es 3 انك‎ aga ونای قوع تفم فما‎ 
مم دقار فم‎ MAN aa ANG Vas BALI 


A NGGI 


Ajaa AG ap LABA RI Pa 


4259. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah Telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah bin An Nu'man dia berkata; Aku 
mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkhutbah beliau bersabda: "Wahai sekalian manusia, 
sesungguhnya kalian dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang 
dan berkulup (tidak dikhitan). Kemudian beliau bersabda: 'Sebagaimana Kami telah memulai 
panciptaan pertama begitulah Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami 
tepati; Sesungguhnya Kamilah yang akan melaksanakannya.' (Al Anbiyaa`: 104) Ketahuilah, 
sesungguhnya makhluk pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim 'alaihis 
salaam. Ketahuilah, sesungguhnya beberapa orang dari ummatku akan didatangkan lalu 
mereka diambil ke golongan kiri, aku berkata: 'Wahai Rabb, sahabat-sahabatku.' Dikatakan: 
'Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu.' Lalu aku 
mengucapkan seperti perkataan seorang hamba shalih: 'Aku menjadi saksi atas mereka 
selagi aku bersama mereka namun tatkala Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi 
mereka dan Engkau Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu.' (Al Maa'idah: 117-118) 
lalu dijawab: Mereka senantiasa kembali ke belakang (murtad) sejak kau tinggalkan mereka." 


Bab: [Bab] Surat Al Maidah ayat 118 


Pen Aa 7 سد‎ pi area a v EPEAN EA Usia ss A IAEA 


P 


JS ia BUG 3655 isa سَلَمْكَالَ کے نكمم‎ Gal صل ا‎ SEE 
A d A Z 2 A e 
Kal TAN ES eU ie LIS ل كَماقالالْعَبَدّالصًالح إو‎ Kg 

4260. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Al Mughirah bin An Nu'man dia berkata; Telah 
menceritakan kepadaku Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, dan 
sesungguhnya ada orang-orang yang ditarik kekiri. Maka aku aku mengucapkan seperti 
perkataan seorang hamba shalih: 'Aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama mereka 
namun tatkala Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka dan Engkau Maha 
menyaksikan terhadap segala sesuatu.' (Al Maa'idah: 117-118). 


Bab: (Bab) Surat Al An'aam ayat 59 


5 


ANE ME ابن شها ب‎ Ek Ka اهيبن‎ AN SAS AN aé AE بن‎ Ae 
KAN ل‎ sake ا‎ MN r 


PA g2 


وَيَعْلَمَافالْأَرَحَاموَمَائَدَرِي فش مادا تکس AAA TNI NT‏ 


A 


A 


4261. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Salim bin 'Abdullah dari Bapaknya 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kunci-kunci hal yang ghaib itu ada 
lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala: Sesungguhnya hanya Allah lah yang 
mengetahui datangnya hari kiamat, dan Dia lah Dzat yang menurunkan hujan, yang 
mengetahui janin yang ada dalam kandungan, dan jiwa manusia tidak mengetahui apa yang 
akan dapat diperbuatnya esok hari, dan ia juga tidak tahu di bumi mana dia akan mati, 
Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Maha Mengetahui." 


Bab: [Bab] Surat Al An'aam ayat 65 


29 
r 


SISIE EÉN عن جَابر رَضِيَ‎ nn بَْرَيدِعَنْ عَمَرِو‎ SIS KAN $ AAN 


KA قال رسو لاله صل‎ nn aa AE bas PA يه ( فل هو‎ UAS 
Ka ENG Pe AN ال‎ esia [ جه قال‎ 33 MAH 


1 16 


Tara oi SERA Oa A a A رو يو‎ 
PANAI 56 GRAB ala panah Je NI A36 5 بَعْضِ)‎ Sena وَيذيق‎ 


4262. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Amru bin Dinar dari Jabir radliallahu "anhu dia berkata: tatkala turun 
ayat: "Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas 
kamu." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Saya berlindung dengan Wajah- 
Mu." tatkala turun ayat, "atau dari bawah kakimu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Saya berlindung dengan Wajah-Mu." Tatkala turun ayat: 'Atau dia 
mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan 
kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain." Beliau bersabda: "Ini adalah lebih 
ringan dan lebih mudah." 


Bab: [Bab] Surat Al An'aam ayat 82 


See A aa AN AA حَدَدْنِي محمد‎ 


Sah Si Re HAL AN ANGGIE اهرضي‎ 


As Asa sa) 
4263. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu 'Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari 'Alqamah dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu dia berkata; Tatkala turun ayat; "Orang-orang yang beriman dan tidak 
mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman... (Al An'am: 82). Para sahabat berkata; 
'Mana ada di antara kita yang tidak pernah berbuat zhalim? lalu turunlah ayat: 
"sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." 


Bab: (Bab) Surat Al An'aam ayat 86 
KAK Pa و ور نان لاي بير‎ RAW 00 ر ر دس ثم‎ 
e NS EN دتتا محمد‎ 
KAN و‎ AN APK Wi G1. 2 اه‎ w7 
AE سَمُعَلَيَدوَسَلَمَكَالَمَايْبَغِي‎ Jessi Kisah الله‎ EA يَعْنِي‎ as 


a 2 4? An 
ETATIS ANE 
4264. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Mahdi Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al 
'Aliyah dia berkata; Telah menceritakan kepadaku putra paman nabi kalian yaitu Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidak layak bagi 
seorang hamba untuk mengatakan: 'Saya lebih baik daripada Yunus bin Mata'." 


AE 


SAN Ka Las era BI خو امد‎ KI هټن ا يکاس‎ na 


9? z 5 A 2 AAA TE LAN 
“ae قول آنا‎ ta EA la saé AN aan Miang 
3 2 2 وو‎ 
من يونس بن متى‎ 
4265. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah Telah mengabarkan kepada kami Sa'ad bin Ibrahim dia berkata: Aku mendengar 


Humaid bin 'Adur Rahman bin 'Auf dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak layak bagi seorang hamba untuk mengatakan: 'Saya lebih 
baik dari Yunus bin Mata'." 


Bab: [Bab] Surat Al An'aam ayat 90 


Ga PEK Lt ل‎ E 2 و‎ GAN < و و - چو‎ 3 
NI NG yA خم تاه شام آنا بن جر يجأ حه قال‎ SARA 
AS gan sa) Gn 535) عَم مكلا‎ SIA WAN Aan aa aa 


و 22 Ma‏ اضر 
فداه افکرة) قال هو a JURI AIEE‏ كرام PEAIRT PA E‏ 
عن مجاه فلتلا بن عباس Ana Alah sale Da SI‏ 


4266. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka seraya berkata; Telah mengabarkan 
kepadaku Sulaiman Al Ahwal, Mujahid telah mengabarkan kepadanya bahwasanya ia 
bertanya kepada Ibnu 'Abbas, 'Apakah di dalam surat Shaad terdapat ayat sadjah? ' Ibnu 
Abbas menjawab; 'Ya.' Lalu dia membaca: Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan 
Yagub kepadanya..., hingga ayat: Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh 
Allah, maka ikutilah petunjuk mereka Al An'am: 84-90). Kemudian Ibnu Abbas berkata, 'Daud 
termasuk dari mereka. Yazid bin Harun dan Muhammad bin 'Ubaid serta Sahl bin Yusuf 
menambahkan dari Al Awwam dari Mujahid Aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas, lalu dia 
menjawab: 'Nabi kalian shallallahu "alaihi wasallam adalah termasuk orang yang 
diperintahkan untuk mengikuti mereka." 


Bab: [Bab] Surat Al An'aam ayat 146 


PAKE PE LA oom AN عمدو ن‎ ena 


4 


AKA Pi a KAN حَدَءَا‎ úis giá A a sa عله‎ ZA NGABA JH و‎ KAMA BARA SAN 
عت جَابِرَ اعَنَّ‎ SI يد گب‎ BAE ا‎ e 


4267. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Khalid Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yazid bin Abu Habib dia berkata; 'Atha mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 
'anhuma Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semoga Allah 
memerangi orang-orang Yahudi, ketika Allah "azza wajalla tatkala mengharamkan lemak atas 
mereka maka mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan harganya." Dan 
Abu 'Ashim berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid Telah menceritakan 
kepada kami Yazid bahwa 'Atha telah menulis kepadaku: Aku mendengar Jabir dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dengan Hadits yang serupa. 


Bab: [Bab] Surat Al An'aam ayat 151 


wi 
£ 3G 


SN JALAN Ei Dg ANE JA gé مرو‎ EK ats Jak A 


KE FP AAN GEN LUNA AE 
Ta Tan toe MEA aa ر ورو قلت > فقا‎ 
(IA خذيظ بطو‎ (JS قال خم و‎ o 
Im 2 a La < A aie 
am UAS Ang ESA NYA 


Aan 8 


PAR Ser SANG NA Io باط ل 5هو زرف[ و ڪرت‎ GA وَوَشَيّته‎ 
rag E maa JEE و‎ AGA ون‎ EE KANG 
Stars aba ii GÊLANG po a % ول ار‎ maa 

d ja MUD حجر‎ 5 Vig ita منم‎ Ja 


4268. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Amru dari Abu Wail dari 'Abdullah radliallahu "anhu dia berkata, "Tidak ada 
yang lebih pencemburu dari Allah. Karena itulah Dia mengharamkan segala yang keji baik 
yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan tidak ada yang lebih suka dipuji selain Allah 
karena itulah Dia memuji diri-Nya." lalu aku tanyakan kepadanya: apakah kamu 
mendengarnya dari Abdullah? Dia menjawab, Ya, secara marfu.' Sedangkan arti WAKIL (Al 
An'am: 102), adalah penjaga dan yang melindunginya. Sedangkan QUBULAN adalah jama' 
dari Oabil yang artinya: berbagai macam siksa. 


LA 
£ 


MN gag INN ES 


S 


Bab: [Bab] Surat Al An'aam ayat 158 
TEA NGGAK A YA KOTA AA LA a CAM 
GA ea PNT PET yaa NAWA AN ATAP JÉGÉ 23 
PENA LA SENANG ino Ia papat LÉNGT 366) 
س امن ينفع‎ 5 


4269. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid Telah menceritakan kepada kami Umarah Telah menceritakan kepada kami 
Abu Zur'ah Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga 
matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari itu telah terbit, dan orang-orang 
melihatnya maka mereka semua segera beriman. Itulah maksud firman Allah: Pada hari 
datangnya ayat (tanda) dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada 
dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan 
dalam masa imannya. (Al An'am 158). 


JENGKA Go 5565 sangê Ri Bas AANE NI Sea di 
دَاطْلَعَتوَرَآهَا‎ [Uki tya LAN Ak RELA kN aa Ar AN AN Peri, 
BIN SALA LEE in NG 56 LAN SAT اللَاس‎ 


4270. Telah menceritakan kepadaku Ishag Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur Razzag 
Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu "anhu 
dia berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan terjadi hari kiamat 
hingga matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari itu telah terbit dari barat, dan 
orang-orang melihatnya maka mereka semua segera beriman. Itulah keimanan yang tidak 
berguna bagi dirinya. Lalu beliau membaca ayat (yang berkenaan dengan hal itu)." 


Bab: [Bab] Surat Al A'raaf ayat 33 


a AA A داسلا‎ > 
Ual áis adab an 5 کک‎ PN RE ENG 


4271. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dari Abu Wail dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata, 
apakah kamu mendengarnya dari Abdullah? Dia menjawab: Ya, secara marfu' dia berkata: 
"Tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah. Karena itulah Dia mengharamkan segala yang 
keji baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan tidak ada yang lebih suka dipuji 
selain Allah karena itulah Dia memuji diri-Nya." 


Bab: [Bab] Surat Al A'raaf ayat 143 


Sa eni ERA EGA Aoa KELANGAN f ادا م‎ 


4 IM 


NASA 3243 قد لو‎ la ale Weh جم‎ MEBEL رضي‎ 
جَهَدَقَالَيَارَسُولَ‎ sei b 36386 SAN جُهي‎ RR sa 
o PNE KAPAN GIA Ra HIS AIA 
KN AAN GAN a ریا‎ Ka Nia) 2 Mengatakan 
Gah) pa ir AA Á HARI ya a NG 
SAN 3) 


4272. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Amru bin Yahya Al Mazini dari Bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 


'anhu dia berkata: "Seseorang dari yahudi datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan wajah bekas dipukul, lalu ia berkata kepada beliau: "Ya Muhammad, Aku 
telah dipukul oleh salah seorang dari sahabatmu dari golongan Anshar, "lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun bersabda kepadanya panggilkan dia! Mereka pun memanggilnya 
kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Kenapa engkau pukul dia?" ia 
menjawab, "Wahai Rasulullah, pada waktu itu aku melewati orang Yahudi, lalu aku 
mendengar dia berkata, 'Demi Dzat yang telah memilih Musa dari semua manusia.' Maka 
aku katakan: 'Apakah dari Muhammad juga?, hingga dia membuatku marah, maka aku 
memukulnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian melebihkan 
sebagian nabi dengan sebagian yang lain, sesungguhnya pada hari kiamat manusia dalam 
keadaan pingsan, lalu aku adalah orang yang pertama kali mengangkat kepalanya dari tanah, 
namun aku mendapati Musa 'Alaihis Salam telah berada di sisi 'Arsy, aku tidak tahu apakah 
dia lebih duluan bangun dari pada aku atau dia sudah cukup dengan pingsannya ketika di 
bukit Thur Al Manna wa Salwa (OS. Al A'raf - 160) hingga tidak pingsan lagi." 


Pes pak EMANE Ne! E KS Sa DA SS حد‎ 


Z Sen BN‏ و عو 

dk مالم وَمَاؤْهَاشهًا‎ UN Joel ya عليه‎ 
4273. Telah menceritakan kepada kami Muslim Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari 'Abdul Malik dari 'Amru bin Huraits dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Al Kam'ah (cendawan) itu sejenis Manna, airnya adalah obat untuk 
penyakit mata." 


Bab: [Bab] Surat Al A'raaf ayat 158 


D PIA KE K GU a 


w 
A 


52 5 ANG 2 وء و عد‎ > KL NG م‎ D TAS AA 258 
BN Aa an دسر بن‎ a قال‎ ea 


2 
- NGA 


Sn PIANT اقول گات ينا ي کر وَعْمَرَمُحَاوَرَةُقا‎ ANE 4 
ابو بكر‎ ata حدر اا‎ Jaka A gahi SA S PUS Yah 
ban 9 LN eh نحن عند‎ gel SA Asa A AN SI, |) 


PAI Aa شل و‎ ja Ibra UE Ke gama a 


P 


A N 


ui E 


N 


— 


د عو A‏ 


INI aanak el N iÓ Kia aen AI AS Narayan 
4 Z A 522 Era 
4 


Ne ANG رسو‎ ISA LIS ENI یول و ال یار شو‎ SAI NE HER 
API | ALE کو َي صَاحِبِي‎ KA AJA NAN Ss کار‎ PAN ana gaze 


NI 


gé ر‎ 


HI سی‎ MERE ANIES قال ابو جکر‎ EK AGA IA 


4274. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sulaiman 
bin 'Abdur Rahman dan Musa bin Harun dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al 
Walid bin Muslim Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Al A'laa bin Zabr dia 
berkata: Telah menceritakan kepadaku Busr bin 'Ubaidillah dia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Abu Idris Al Khaulani dia berkata: Aku mendengar Abu Darda berkata: Abu Bakr 
dan Umar pernah berdebat hingga Abu Bakr marah kepada Umar. Umar pun berpaling 
darinya dalam keadaan marah. Lalu Abu Bakr mengejarnya untuk meminta maaf. Namun 
Umar tidak memberi maaf hingga ia menutup pintu rumahnya dihadapan Abu Bakr. Abu 
Bakr kemudian menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Abu Darda berkata: pada 
waktu itu aku berada disamping Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya temanmu ini telah berbuat baik lebih 
dahulu." Abu Darda berkata: maka Umar menyesal atas apa yang telah dia perbuat. Lalu ia 
datang dan mengucapkan salam serta duduk di samping Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam seraya menceritakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apa yang telah 
ia perbuat. Abu Darda berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun marah, hingga 
Abu Bakr berkata: 'Demi Allah ya Rasulullah, Akulah yang telah berbuat zhalim. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Bukankah kalian pernah meninggalkan sahabatku 
untukku, Bukankah kalian pernah meninggalkan sahabatku untukku?. Sesungguhnya aku 
pernah berkata; Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan kepada kalian 
semua, lalu kalian katakan: 'Anda telah berdusta, namun Abu Bakr berkata: 'Anda benar.' 
Abu Abdullah berkata: Ghamara artinya: telah berbuat baik lebih dahulu. 


Bab: [Bab] Surat Al A'raaf ayat 161 


15 


MEA NE Gn 3S‏ ا تم 
قول قال JAN, Al aa TAN AN a‏ | اناك saksikan E‏ 


Z z 


SANGKA J6 ھوڏ‎ DEMANG اير فو‎ ES قبڌلو‎ Sl 


4275. Telah menceritakan kepada kami Ishaq Telah mengabarkan kepada kami 'Abdur 
Razzaq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih bahwasanya 
aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Dikatakan kepada Bani Israil: 'Masuklah pintu itu dengan keadaan sujud 
dan Katakanlah: 'Hitthah' (ampunilah dosa-dosa) niscaya Dia mengampuni kesalahan- 
kesalahan kalian lalu mereka mengganti (lafazh ucapan itu) dan memasuki pintu itu seraya 
mereka merangkak di atas pantat-pantat mereka dan mereka berkata: 'Habbah (biji) dalam 
tepung'." 


Bab: (Bab) Surat Al A'raaf ayat 199 


PE SAN SE ANE PN Saka ai Iu pi Kas‏ ان اسن 


2 000 KH 


A PASAL PA ابن‎ EI عُيَيَتهُبْحْحِصْن بن‎ EAE ME رَضِيَ‎ 
IS NE و متاو ر ته هول‎ AL A 5 LE ya الین‎ 


رو و 4 2 NG Fs NG NI a‏ 200000 2 )1ه NG‏ عه NGA NEG‏ 2 )اه AZ‏ 
Naga‏ أخيه ياب خي هل لك و جه عند هذا الا مير Ba‏ عليه َال Joale Wokal‏ 
- 
w‏ 


IM 
24 AG BA Ne ng P AZ 212 14 و 111 |ه‎ Aaa قر شرو ب وك ب‎ Niat رودن‎ +» 


AD ل‎ 


hina ANANG ANA بو قال‎ BA SAE aib JA Cena SNI PA 
وَإِنَهَدَامِنَ‎ (nda ARA PA AAA Aa al ANIS 
BIS Ke ÉG 3S pan LE a الجا هلين و‎ 


4276. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 
'Utbah bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata, Uyainah bin Hishan bin Hudzafah 
datang, lalu singgah dirumah anak saudaranya yaitu AL Hurr bin Oais. la adalah salah 
seorang yang dekat dengan Umar, salah seorang Oari di Majlis Umar dan dewan syuranya. 
Baik ketika ia masih muda maupun sudah tua. Uyainah berkata kepada anak saudaranya: 
Wahai anak saudaraku, apakah kamu ada masalah dengan Amirul Mukminin, izinkanlah aku 
menemuinya. AL Hurr berkata; Aku akan memintakan izin untukmu. Ibnu Abbas berkata: 
Maka Al Hurr meminta izin untuk Uyainah agar bisa menemui Umar, Umar pun 
mengizinkannya. Tatkala ia masuk, ia berkata: Wahai Ibnul Khatthab, Demi Allah, anda tidak 
memenuhi hak kami, dan tidak bersikap adil kepada kami. Maka Umar pun marah, hampir 
saja ia akan memukulnya. Lalu Al Hurr berkata kepadanya: Wahai Amirul Mukminin, 
Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Jadilah 
engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada 
orang-orang yang bodoh. Dan ini terhadap orang-orang yang bodoh. Ibnu Abbas berkata, 
maka demi Allah, Umar pun tidak menyakitinya ketika ayat itu dibacakan kepadanya. Ia 
berhenti mendengar Kitabullah. 


2 
s 


SIS e‏ كيم A BINI ea‏ بِالْعْوْفِ) كَالَ 


A 


HA‏ 007 م ر 


PA A PA 
MEA ts 3 و 2 223 یاو ر ار ر یہ‎ AK “N «Î7 f° WANA PEA 
Kea Ma قال‎ Sp Gl SANA 


7 04 


JS HAN GE Aya JAN EGA AR Sa قال أَمَر‎ Sa 


4277. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari 
Hisyam dari Bapaknya dari 'Abdullah bin Az Zubair mengenai firman Allah; Jadilah engkau 
pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (Al A'raf: 199). Dia berkata: Tidaklah 
Allah menurunkannya kecuali mengenai akhlak manusia. 'Abdullah bin Barrad berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari 
Bapaknya dari 'Abdullah bin Az Zubair dia berkata, 'Allah menyuruh Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam agar memaafkan kesalahan manusia kepada beliau.' -atau kurang lebih 
demikianlah apa yang ia katakan.- 


Bab: [Bab] Surat Al Anfaal ayat 1 


a jin سيم انا خب اهمأ بابو‎ Nan SS جم‎ MI NASA AS 


ر 23 


(nas AN ENAM SIS رة انال قا‎ PAKE NA AN 


< REE Kana mit PAN 2 2 7 ارد‎ aka 4 Wi A EY 
D pahala جَاءَ بَعْدِي (ذوقوا) اشر واو جر بوا و ليس‎ S3 AG PA 3 
A 


SAE (GAB A AEN ALEN AM Z 1 2223) 916533 ganas (AS قير‎ 
AAA ALI AN AEAN gag IA Aan Laka َكَل‎ 


4278. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Abdur Rahim Telah menceritakan 
kepada kami Sa'id bin Sulaiman Telah mengabarkan kepada kami Husyaim Telah 
mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dia berkata: Aku bertanya kepada 
Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma surat Al Anfal, lalu dia menjawab: 'Yaitu surat yang 
diturunkan di perang Badar. Perang yang penuh onak dan duri. MURDIFIN artinya: datang 
bertubi-tubi, hingga cukup melelahkanku dan orang yang datang setelahku. DZUOUU, 
artinya, berilah kabar gembira, dan berusahalah terus. Ini bukan rasa yang bisa diketahui 
melalui mulut. FAYARKUMUHU artinya: bergabung dan berpencar. WA IN JANAHU artinya 
jika mereka meminta keselamatan dan keamanan atau berdamai (satu makna). YUSKHINA 
artinya: kekalahan. Mujahid berkata: arti MUKAA'AN yaitu memasukan jari-jari mereka ke 
dalam mulut-mulut mereka. Arti TASHDIYAH: suara yang memekakkan. LIYUTSBITUTKA 
artinya: untuk menahanmu. 


Bab: [Bab] Surat Al Anfaal ayat 22 


AE AA وأ جوج عن ماوعا‎ PA JASA مركاو‎ n 
Dea : an SRI SAR NA 


Pd 


4279. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Warga' dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas mengenai firman Allah: 
Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah: orang-orang 
yang pekak dan tuli yang tidak mengerti apa-apapun. mereka adalah beberapa orang dari 
bani Abdu Daar. 


Bab: [Bab] Surat Al Anfaal ayat 24 


ee و‎ La 


beh Lana قط‎ a ل‎ ata Ka Pa en NGANG) gê 
kasa MENPAN Ag PA KEL Ge AN UN يحَدَتڪَنا‎ 
An BE Na PALA NK KS, 
a يَاأَيبَاالذِينَ‎ YA AJ كاي كم‎ ATOM ان کم یخی عابتا‎ 


r 


M KANG AN áo PIES PEERAA CA SESI Sasa 


Kaka ANE IA قال شاد خد اشد‎ NS Na EA ate a gale [WA 
rad 
A 


add ási Íl ajú فوشاو قا‎ KALA مع أبَاسَعِيدِرَجُلّام‎ 
SEDAN 


4280. Telah menceritakan kepadaku Ishag Telah mengabarkan kepada kami Rauh Telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubaib bin 'Abdur Rahman: Aku mendengar Hafsh 
bin 'Ashim bercerita dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla radliallahu 'anhu dia berkata: Suatu saat 
saya sedang melaksanakan shalat, tiba-tiba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lewat dan 
memanggilku namun saya tidak menjawab panggilannya hingga shalatku selesai. Setelah itu, 
saya menemui beliau, maka beliau pun bertanya: "Apa yang menghalangimu untuk 
mendatangiku? Bukankah Allah 'azza wajalla telah berfirman: 'Hai orang-orang yang 
beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu.' Beliau 
bersabda lagi: "Sungguh, saya akan mengajarimu tentang surat yang paling agung yang 
terdapat di dalam Al Qur'an sebelum kamu keluar dari Masjid." Kemudian tatkala beliau 
hendak keluar aku mengingatkan janji Rasulullah tersebut. Dan Mu'adz berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubaib bin 'Abdur Rahman dia mendengar Hafsh 
dia mendengar Abu Sa'id seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -sebagaimana 
kisah di atas.- dan dia berkata, yaitu surat; AL HAMDU LILLAHI RABBIL 'AALAMIIN (Segala puji 
bagi Allah, Rabb semesta Alam), ia adalah As Sab'u Al Matsani (tujuh ayat yang diulang- 
ulang, surat alfatihah). 


Bab: [Bab] Surat Al Anfaal ayat 32 


soki EEEE MA SARA 5 SESI ددني‎ 
Aria AI MAA AN JAR NELLA يادي سي عاس بَنَمَالِكِرَضِيَ‎ Lala 


LA 


enda 2 Na Jero UI kah‏ وَمَا ea LAS‏ كفيو ما 


KI oma pensi FÉAR IAA 56 وهس عفر‎ aa NG 
4281. Telah menceritakan kepadaku Ahmad Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah 
bin Mu'adz Telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Abdu Hamid yaitu Ibnu Kurdid sahabat Az Ziyadi, dia mendengar Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata; Abu Jahl berkata; "Ya Allah, jika betul (Al Quran) ini, dialah yang 
benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah 
kepada kami azab yang pedih." Maka turunlah ayat: Dan Allah sekali-kali tidak akan 
mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan 
mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Kenapa Allah tidak mengazab mereka 
padahal mereka menghalangi orang untuk (mendatangi) Masjidil Haram.. (An Anfal: 33-34). 


Bab: [Bab] Surat Al Anfaal ayat 33 
عَبَ د الْحَمِيدِصَاحِبٍِ‎ AT Naa TAS SA ANA EN RASA اد امد‎ 
AS atasnya كَانَهَدَاهُوَ‎ AN HS SISTEM MAS 
aa PALA ee AL Nk a 


عفر 6 SANGA‏ 222 ا 


4282. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin An Nadir Telah menceritakan 
kepada kami 'Ubaidullah bin Mu'adz Telah menceritakan kepada kami Bapakku Telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Abdul Hamid sahabat Az Ziyadi, dia mendengar 
Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata: Abu Jahl berkata: "Ya Allah, jika betul (Al Quran) ini, 
dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau 
datangkanlah kepada kami azab yang pedih." Maka turunlah ayat: Dan Allah sekali-kali tidak 
akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah 
akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Kenapa Allah tidak mengazab 
mereka padahal mereka menghalangi orang untuk (mendatangi) Masjidil Haram.. (An Anfal: 
33-34). 


Bab: [Bab] Surat Al Anfaal ayat 39 


pe PE SEE AS SEGAN یز‎ ja E دتا الْحَسَ نین‎ 


ra 


r 


SANG apa ب‎ IE رضي‎ AE عَنَ ابن‎ BEE 
FB SUS BEP Eks آخر‎ JA Ainan bagya MÊNGA) 3 كتابه‎ 
A 


g ا‎ 


A مقو ا‎ KE زر‎ 
SA لاأقاتل حب‎ SENI HA AG Ius 
A 


4 


GU TÍ, Maan pan) 


4 A 
A 
A 


Aa ويف‎ KN ap يفول‎ BSI 
ar AR جُل‎ NGNE سم د گان اسلا‎ ale اله صل‎ PA saga JELAS عم‎ 
هلا يُوَافقَهُفِيمَا يُرِيذْكَالَكَمَا‎ AN At YA SN 26 شو خی‎ SEL GAS MEN 


SILAKAN ALATAS Sg ga BEAN IL sgg‏ ها 


- 1 
P 


Ky هذه اينه أو‎ hoap JA َه و‎ Ka gala KE SAI IA SEE GAS gang 


4283. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin 'Abdul 'Aziz Telah menceritakan kepada 
kami 'Abdullah bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Haiwah dari Bakr bin 'Amru dari 
Bukair dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa seseorang datang kepadanya 
seraya berkata: "Wahai Abu Abdurrahman, apakah anda tidak mendengar apa yang Allah 


sebutkan di dalam kitabnya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, (Al Hujurat: 9). Lalu apa yang 
menghalangi anda dari berperang sebagaimana yang telah Allah perintahkan? Ibnu Umar 
menjawab: 'Wahai anak saudaraku, apakah aku akan menipu dengan ayat ini, tidak 
berperang bagiku lebih aku sukai dari pada aku harus menipu dengan ayat ini. Bukankah 
Allah juga berfirman: Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja 
maka balasannya ialah Jahannam... (An Nisa: 93). Selanjutnya orang itu berkata: 
'Sesungguhnya Allah berfirman: Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah.. (Al Anfal: 
39). Ibnu Umar menjawab: 'Kami telah melaksanakannya pada masa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yaitu ketika Islam masih sedikit hingga diantara mereka agamanya terancam 
dan difitnah baik itu di bunuh atau pun di ikat hingga akhirnya Islam semakin besar dan tidak 
ada fitnah lagi. Tatkala orang itu melihat Ibnu Umar tidak setuju dengan pendapatnya, orang 
itu bertanya, 'Lalu apa pendapatmu mengenai Ali dan Utsman? Ibnu Umar menjawab: 
pendapatku tentang Ali dan Utsman: adapun Utsman ia adalah orang yang telah dimaafkan 
Allah, sedangkan kalian tidak mau memaafkannya. Adapun Ali, maka dia adalah putra paman 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan menantunya -kemudian Ibnu Umar menunjuk 
dengan tangannya- dan inilah putrinya sebagaimana yang kamu lihat. 


IM 


2 سيد بن‎ AT KANAN AN a ا‎ ey, PKS ara 


ara 


Sak Ii 


IM 


yy ANE 5 Tuak‏ ىف قِتَال KAN‏ قَقَاَوَ LEAN AN‏ اك 


رم > 2 


AAN ES a (et SEN کنو‎ Fl LAN Ja kasak o 


4284. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami 
Zuhair Telah menceritakan kepada kami Bayan bahwa Wabarah Telah menceritakan 
kepadanya dia berkata, Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Jubair dia berkata, Ibnu 
'Umar keluar menemui kami, lalu seseorang bertanya: "Bagaimana pendapatmu tentang 
memerangi fitnah? Ibnu Umar menjawab: "Tahukah kamu apa yang dimaksud fitnah? ' Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memerangi orang-orang Musyrik, dan masuk ke dalam golongan 
mereka adalah fitnah, bukan seperti perang kalian dalam memerangi penguasa.' 


Bab: [Bab] Surat Al Anfaal ayat 65 


Ki NPM رضي‎ ÉE ANE en ES 
وَاحد‎ SI فكب ڪيم اَن‎ ea la SABUN عرو صاب رو يَعْلِبُو‎ aa 
darma LES TAE عسو دمن مِاكَكَينِ‎ NGGAE Seru 
K: aa féta PAN Gas) ES GE aka salak NN SKI 
BE SA, AAN RAIN JGA عرو نَصَايرُون)‎ aka 


Ka jin SAN 


4285. Telah menceritakan kepada kami "Ali bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma tatkala turun ayat: Jika ada dua 
puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus 
orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat 
mengalahkan seribu dari pada orang kafir... (Al Anfal: 65). Maka diwajibkan kepada mereka 
tidak ada seorang pun yang lari dari sepuluh orang. Abu Sufyan berkali-kali mengatakan: 
'Jangan sampai ada yang lari dua puluh orang dari dua ratus orang.' Kemudian turunlah ayat: 
Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. (Al Anfal: 66). Maka diwajibkan jangan sampai 
ada yang lari sebanyak seratus orang dari dua ratus orang. Sufyan menambahkan juga: telah 
turun ayat; Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua 
puluh orang yang sabar diantaramu... (Al Anfal: 65). Sufyan berkata, dan Ibnu Syubrumah 
berkata; 'Aku melihat seperti inilah menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran." 


Bab: [Bab] Surat Al Anfaal ayat 66 


PEN اجر یرب حازم‎ BANG A at NAGA At: AKI D AAA 
Hina MEA a ملعن‎ Ke Besa F: ASN 


سس > 


EA AN Ke BAS ABUAN Ass 


hé Das A‏ فقا او فف NU 2 ASN IE -é AI nir‏ رتت 


Penata 


TEBAK من‎ BEAN ARP LAN SAE LI Ken Pali gakeh 


4286. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin "Abdullah As Sulami Telah mengabarkan 
kepada kami 'Abdullah bin Al Mubarak Telah mengabarkan kepada kami Jarir bin Hazim dia 
berkata, Telah mengabarkan kepadaku Az Zubair bin Khirrit dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma dia berkata: Tatkala turun ayat: Jika ada dua puluh orang yang sabar 
diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada 
seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari 
pada orang kafir... (Al Anfal: 65). Maka hal itu terasa berat bagi kaum muslimin, yaitu ketika 
diwajibkan kepada mereka tidak ada yang lari seorang pun dari sepuluh orang. Lalu datang 
keringanan yaitu ayat: Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. (Al Anfal: 66). Ibnu 
Abbas berkata: tatkala Allah meringankan mereka dari jumlah pasukan, maka kesabaran pun 
menjadi berkurang sesuai keringanan yang diberikan kepada mereka. 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 1 


Kata 


MEA TI BALA م رضي‎ AN ب إِسَحَاقَقَالَ‎ Nae االو لاخدا‎ A 
اء‎ BEI وآ خر سو‎ AM ك قل اله يفت يڪم ف‎ PAS 


4287. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishaq dia berkata; Aku mendengar Al Bara' radliallahu 'anhu berkata; Ayat 
yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 


Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. (An Nisa: 176). Sedangkan 
surat yang terakhir kali turun adalah surat Bara'ah. 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 2 


KEK NM Ii الال ڪڏکيي‎ Li Peng خاد‎ 


2 


NG in ja pada SA SETELAN 3 BPN AN 


A ig SA رو كم‎ AS wan مقن‎ 4 - T.A 7 LI بد‎ 24 2 8 aa 
یت نالور م‎ BSA tan 2 KENA وى‎ 


ركفو ولعلا yoga Par‏ نا ي طال پو ARE BA‏ قال ابو هر KAG‏ 


P4 


aa A SA BANGSAR AN pena 


4288. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair dia berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits dia berkata: Telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab Dan 
telah mengabarkan kepadaku Humaid bin 'Abdur Rahman bahwa Abu Hurairah radliallahu 
'anhu berkata, Abu Bakr mengutusku pada haji tersebut, tepatnya pada hari kurban untuk 
mengumumkan bersama orang-orang di Mina bahwa tidak boleh orang musyrik melakukan 
haji setelah tahun tersebut, dan tidak boleh orang telanjang melakukan thawaf di Ka'bah." 
Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di bonceng oleh Ali bin Abu Thalib, lalu beliau 
menyuruhnya untuk mengumumkan mengenai ayat Bara'ah. Abu Hurairah berkata: Maka Ali 
bersama kami mengumumkan di Mina pada hari kurban mengenai ayat Bara'ah dan orang 
musyrik tidak boleh melakukan haji setelah tahun tersebut, dan orang telanjang tidak boleh 
melakukan thawaf di Ka'bah." 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 3 


PAKE Ph JAGUNG LA PPA A 


در ص A‏ 


2 AN و ور‎ SAS 24 LAN سمي اكير 2 وم مو‎ UKK Rl 
GAB AS 2 3 NG عَنَهُفي تِلْكَ‎ A A 


1 w 2 . Ku f o 4 - 27 . - - z as 1 # 
sn a مید ځار‎ NA, ولتو‎ LANANG ASN بِمِنَى‎ 


PAS 3 Ja INI Kania AANG SAN da 
AS jai NGA SA SESI Aa 


4289. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits Telah menceritakan kepadaku 'Ugail Ibnu Syihab berkata: Maka telah mengabarkan 
kepadaku Humaid bin 'Abdur Rahman bahwa Abu Hurairah berkata: Abu Bakr mengutusku 
pada haji tersebut, tepatnya pada hari kurban untuk mengumumkan bersama orang-orang 
di Mina bahwa tidak boleh orang musyrik melakukan haji setelah tahun tersebut, dan tidak 
boleh orang telanjang melakukan thawaf di Ka'bah." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di bonceng oleh Ali bin Abu Thalib, lalu beliau menyuruhnya untuk mengumumkan 
mengenai ayat Bara'ah. Abu Hurairah berkata: Maka Ali bersama kami mengumumkan di 


Mina pada hari kurban mengenai ayat Bara'ah dan orang musyrik tidak boleh melakukan haji 
setelah tahun tersebut, dan orang telanjang tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah." 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 4 


MEN شهاب‎ LE GAN WEAR AS gi Ws anal SAS 


LA 


SE ARA Suasa LAN رضي‎ SEN PEN MSM KAKI 
لا‎ BA PAI LSN NG P3 $ m Dita ISIS asui 
حَدِي تأي هْرَيْرَة‎ Ia KN 3 AA PA A PAP NN القت نا‎ is 


4290. Telah menceritakan kepada kami Ishag Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih dari Ibnu Syihab bahwa 
Humaid bin "Abdur Rahman Telah mengabarkan kepadanya bahwa bahwa Abu Hurairah 
mengabarkan kepadanya, bahwasanya Abu Bakr pernah mengutusnya saat musim haji, 
tepatnya saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menunjuk Abu Bakar sebagai amiirul 
hajj. Itu terjadi sebelum haji wada'. Abu bakar mengutus Abu Hurairah bersama beberapa 
orang untuk mengumumkan kepada manusia bahwa "Tidak boleh orang musyrik melakukan 
haji setelah tahun tersebut, dan tidak boleh orang telanjang melakukan thawaf di Ka'bah." 
Dan Humaid berkata: Hari kurban adalah hari haji akbar menurut Hadits Abu Hurairah. 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 12 


Kei Ke ES IR 3 دكا ويد‎ Jne EN س ا تين ا‎ KN AA SA 


AAN ee AG AN ANA نسحاب واكاكلاو‎ a 


Su PAN NAN A sa Kea 


IM 


Kor w Pa Pa A 
AS AWAS A INA d JANGAN NIS 8135 
357554 USA 


4291. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada 
kami Zaid bin Wahb dia berkata: Kami pernah bersama Hudzaifah, lalu ia berkata; Tidak 
tersisa orang yang di sebutkan ayat ini (At Taubah: 12) kecuali hanya tiga orang. Dan tidak 
tersisa dari orang munafik kecuali hanya empat orang. Seorang arab badui berkata: Kalian 
adalah sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami tidak tahu apa yang kalian kabarkan. 
Lalu bagaimana dengan orang-orang yang merusak rumah-rumah kami dan mencuri 
perhiasan kami? Hudzaifah menjawab: mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, tidak 
tersisa dari mereka kecuali hanya empat orang, salah satunya seorang yang sudah tua yang 
seandainya dia minum air dingin tentu dia tidak akan mendapatkan rasa dinginnya. 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 34 


NGANG GANGGA PNS PAJA ng A نافع‎ PLAN SS 
SK و‎ kagak SA سو‎ AAL 2353 أَبُو‎ Pa 
é Fehi ss 


4292. Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib Telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad bahwa 'Abdur Rahman Al A'raj Telah 
menceritakan kepadanya bahwasanya dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 'Pada hari kiamat harta simpanan kalian akan menjadi ular yang ganas.' 


- کے ور و - NS - AS Pipin E NEDA‏ ر 
PS pan PAR KAKANG‏ ير SI PN ES AE IN NE‏ 


WG yakin FAREY 3 ال‎ RGS da NANG کشم اليه ري‎ 


Pa 


KANA 


22. A = Z 


GRANA A 3) AA An KAL aje قَالَ‎ di Hanan AA في سَبيل‎ 


r 
5 . 7 4 . 
He El 


4293. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Hushain dari Zaid bin Wahb dia berkata: Aku melewati Abu Dzar ketika dia berada 
di Rabadzah. Maka aku bertanya kepadanya: Apa yang menyebabkan kamu berada di sini? 
Dia menjawab: Ketika aku berada di Syam, aku membaca ayat, Dan orang-orang yang 
menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka 
beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (At 
Taubah: 34). Mu'awiyah berkata: Ayat ini bukan berkenaan dengan kita, tetapi ayat ini 
berkenaan dengan Ahlu kitab. Abu Dzar berkata: maka aku katakan kepadanya bahwa ayat 
ini berkenaan dengan kita dan mereka. 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 36 


AE SS‏ 5 بن عد AR‏ عاي 
SA KENA GIE pat NN EA NGING la pa aja‏ 
SAN‏ امنا بَعَةخد NA PA JH A‏ 


E EN ae NG‏ وَسَعْمَاَ 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab Telah menceritakan‏ .4294 
kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Ibnu Abu Bakrah dari Abu‏ 
Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya waktu telah berputar‏ 
sebagaimana mestinya, hal itu ditetapkan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi.‏ 
Dalam setahun ada dua belas bulan, diantaranya ada empat bulan yang mulia. Tiga darinya‏ 


berturut-turut, yaitu Dzul Oa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab yang biasa diagungkan 
Bani Mudlar yaitu antara Jumadil tsani dan Sya'ban." 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 40 


ralat 
۰ 


2 PA yg PA Z Z Pa Z 
-A$ 2 AS $ 2 3 AO agar YA 18? 7 رو اس ووو‎ AA 


AA را‎ TAN AK A AD 21243 “2 0 رر‎ AIK ARA ےر ر ا‎ 


LA 
A r 


p 2 KG 2.2 ACAN PEL EA NG 2 ر ور يري ر‎ 2 G 
KAG EBU اا قال‎ gas SPI الله‎ 


4295. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Habban Telah menceritakan kepada kami Hammam Telah menceritakan 
kepada kami Tsabit Telah menceritakan kepada kami Anas dia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Abu Bakr radliallahu 'anhu dia berkata: Aku pernah bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di Gua Hira, lalu aku melihat jejak-jejak orang Musyrikin. Maka aku berkata: 
Ya Rasulullah, seandainya salah seorang dari mereka mengangkat kakinya tentu dia akan 
melihat kita. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidakkah engkau beranggapan jika 
ada dua orang, maka Allah lah yang ketiganya?." 


4 2 ra = 
sg gr As سا‎ Sa ki gs 7 2 A »رو واه‎ 18? 7 Gaani PE 


LA 
$ 


7 و AISI‏ 4 و و A‏ < ورم و ور دو A Ag BAT e‏ 

DAS pa EA GLEN بین ابن ال جور قلت ا بو هال جر و امه‎ GAES Ser aa 
[4 7 pf 

عو ,- ر وور .7847 A A‏ ا > MEGA‏ ر TA $ P AA‏ و ورو 

dosa Jurang Kera‏ يقل ابن جر يج 


4296. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma bahwasanya dia berkata ketika terjadi perselisihan antara dia dengan 
Ibnu Jubair. Aku berkata: Bapaknya adalah Az Zubair, Ibunya adalah Asma' bibinya adalah 
Aisyah, kakeknya adalah Abu Bakr, sedangkan neneknya adalah Shafiyyah. Aku berkata 
kepada Sufyan mengenai sanadnya. Dia berkata; Ibnu Jubair telah menceritakan kepada 
kami, namun tiba-tiba dia di sibukkan oleh orang lain, dan dia tidak menyebutkan Ibnu Juraij. 


NANG نك قت‎ ANGING SNG يكو 3 فين د‎ SAS MA SAS Si 
دبى عبد 201 بن مج دزي يحيى بن معان جا م قال ابن جر يج قال ابن ابي‎ 
0 و‎ A Mat 4 


54A‏ کو گا A È FAAN AKAN Ez NI 2 sas‏ | 2 3 1 ماله 
gi ANY MA‏ ءفغدۇ ت عل kE AN‏ فقلت اتر يد أنّتقاتِل ANA‏ فتجل حَرَمْ 


SS AA IS 
Wah prana SISA SAN ندا ا لمر عن أما ابو‎ ES ASN 


A A, 1 و‎ Kan Pe PELD s v A و و رص ر و‎ 3 P A 
مِنين يريد‎ a AKA AKU وَأْمَّهُقَدَا تَالتَطاق؛‎ SEE AL AI LS 


4 


+ وم‎ 3 Gya 76 2 A 0 54 0 0 A ل‎ A 
AAN pao daat GÍ gi AA pe la Se عا‎ 


AN 
$1 
NG 


ر ر كر ر اوو ھر 4ر & lT seb 2 na‏ و A‏ 
Kea‏ مَعَفِيفَفي الإِسَلام قار ALA JANG‏ نو صلون مقر يب 

< A ZA دس‎ A 27 Z 2 nd C ? 
EA ير يدَأَبَطْنَامِنَبَنِي‎ Ol aa 3 التو‎ Ab AS ASN 35333 5213 


Ka A2 A 


2 


Saya BELIA SEA مشي‎ BADAI أَسَامَةَوَبَنِي‎ 20503 


Pa 


KIA pes Pa 


4297. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad dia berkata; Telah 
menceritakan kepadaku Yahya bin Ma'in Telah menceritakan kepada kami Hajjaj dia berkata, 
Ibnu Juraij berkata: Ibnu Mulaikah berkata ketika terjadi perselisihan antara Ibnu Abbas dan 
Ibnu Zubair; Maka aku pun pergi menemui Ibnu Abbas seraya aku katakan kepadanya: 
Apakah kamu ingin memerangi Ibnu Zubair yang berarti kamu telah menghalalkan apa yang 
Allah haramkan? Ibnu Abbas berkata: Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Allah 
telah mencatat Ibnu Zubair dan Bani Umayyah sebagai orang yang termasuk menghalalkan 
perang. Dan demi Allah, sesungguhnya aku tidak pernah menghalalkannya sama sekali. 
Maka orang-orang pun berkata, 'Bai'atlah Ibnu Zubair. Ibnu Mulaikah berkata: siapa lagi 
kalau bukan dia? Sesungguhnya bapaknya adalah Hawari (penolong) Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam (yaitu Zubair). Kakeknya adalah teman Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam di gua Hira (yaitu Abu Bakr), Ibunya adalah pemilik dua ikat pinggang (yaitu Asma), 
bibinya adalah Ummul Mukminin (yaitu Aisyah), juga bibinya pula istri Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam (yaitu Khadijah), neneknya adalah Shafiyyah, Ibnu Zubair adalah orang yang 
mempunyai harga diri dalam Islam, penghafal Our'an, demi Allah jika aku sambungkan 
kekerabatannya denganku tentu akan menyambung, dan jika mereka mendidikku, tentu 
merekalah sebaik-baik orang yang telah mendidikku dengan kemuliaan. Maka sungguh 
mereka adalah sebaik-baik teladan dari Tautiyat, Usamaat, Humaidaat. Yang dia maksudkan 
adalah keturunan dari Kabilah bani Asad, bani Tuwait, dan bani Usamah. Sesungguhnya 
putra Abu Al 'Ash dia nampak berjalan mencari kemuliaan, yaitu Al Malik bin Marwan. Dan 
dia telah memuji kesalahannya, (yaitu Ibnu Jubair). 


0 E PAEA A 2x5 A 
NGANG dag gadri gag gae GN) gana gi NEH Asa Sis 
شما‎ ada YES Ao Ag, KAP gh PENIS AE EU 
3 AE Jo ga NGE 6 Kabe 3) KAYU Ka K Ja NS AAN KN 


و 


0 


7 As iida a U an No a 


وم 04 


Kan a A 
4298. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid bin Maimun Telah 
menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Umar bin Sa'id dia berkata; Telah 
mengabarkan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah kami menemui Ibnu 'Abbas lalu dia berkata; 
'Apakah kalian heran dengan sikap Ibnu Zubair dalam memegang urusannya ini. Maka aku 
menjawab; Aku akan menyikapinya sebagaimana aku menyikapi Abu Bakar, bukan Umar. 


Walaupun tentu keduanya lebih utama darinya. Juga aku pun berkata: Ibnu Zubair adalah 
anak bibi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, putra Zubair, putra Abu Bakr, putra saudara 
Khadijah, putra saudari Aisyah. Namun Ibnu Abbas malah bangkit menjauh dariku, dia tidak 
menginginkanku berlebih-lebihan memuji-muji Ibnu Zubair. Maka aku berkata: Aku mengira 
bahwa aku tidak bisa memalingkan perasaanku ini. Lalu Ibnu Abbas meninggalkannya. Aku 
lihat tidaklah dia melakukan hal itu kecuali demi kebaikan. Kalaulah aku harus dipimpin oleh 
Bani Umayyah tentu itu lebih aku sukai dari pada aku dipimpin oleh selain mereka. 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 60 


2 


7 KA? LG 2 - 2 A 0 2 5 > 2 ل 5 ا‎ 
ام‎ Me Am git A داد‎ 
KANG 


235 NYANG مَاعَدَ‎ Ji SAI 6323 linga a aks nha yaa عليه‎ AN AAN 


w 


nan ah Bing ala‏ دين 


wW 


4299. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Bapaknya dari Ibnu Abu Nu'm dari Abu Sa'id radliallahu 'anhu dia berkata; 
Beberapa sedekah dikirimkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu beliau 
membagikannya kepada empat orang seraya berkata: Aku ingin melunakan hati mereka. 
Seseorang bertanya: 'Engkau tidak adil." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Akan datang dari keturunanku suatu kaum, mereka melepaskan din mereka." 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 79 


22 A 22 


CACARE لا‎ PRIE A FA KEREN SA 153 PADA Baba bai 


27 “ 


2 . £ A w . 4i | 14 
P A balas بِنِضَفِصًا عو‎ Jail E AI PAN 


AH I) SASEN) PASS AS ESA BIS 
SMART 5 AN gi PN tas yA 


4300. Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Khalid Abu Muhammad; Telah mengabarkan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Wail dari Abu 
Mas'ud dia berkata: Setelah Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam memerintahkan kami 
untuk bersedekah, maka kami saling membawakan sedekah tersebut agar kami 
mendapatkan pahala darinya, lalu Abu Ugail bersedekah dengan setengah sha', kemudian 
datang seseorang dengan membawa lebih banyak dari itu, lalu orang-orang munafik berkata: 
"Allah Azza Wa Jalla benar-benar tidak membutuhkan sedekah orang ini, orang ini tidak 
melakukannya kecuali dengan riya'. Lalu turun ayat: "Orang-orang munafik itu yaitu orang- 
orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan 
(mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekadar 
kesanggupannya." (Os. At Taubah: 79). 


Kel SA I a a 


NENA | 2 dg.‏ ا دوا ر و ا ر ےا Gs‏ ر 
NTB, AL AN Je ANU 233 JELAS Na gata‏ يجيء 


Lia BEN IL 


4301. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia berkata: aku berkata kepada 
Abu Usamah Aku ceritakan kepadamu dari Zaidah dari Sulaiman dari Syagig dari Abu Mas'ud 
Al Anshari dia berkata, "Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam pernah memerintahkan kami 
untuk bersedekah, maka salah seorang dari kami berusaha mencari sesuatu yang bisa 
disedekahkan, hingga ia datang dengan membawa satu mud -hasil kerja kerasnya- yang ia 
berikan kepada Rasulullah Shalallahu "Alaihi Wa Sallam. Sungguh sekarang aku mengetahui 
seseorang yang memiliki seratus ribu, seakan-akan dia telah menawarkan dirinya sendiri. 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 80 


IM 


G ó 7 A wu ر 8 و‎ 
o Pp حَدَدْنِي بيد هه‎ 
icha Nb gia gale: AS Adá áe legis ANG 


Z 


LA 
£ 


D Kera DA BANG AGA فيه‎ NG aa aé 
SAI gana Md GILA Je d) yn KEN aé 


yg ES ja كمقر‎ SÁÁ PRES Aa, KARE 
4 Aa تصل‎ 


و ر ر رر - 5 و i Lena Teka aa TANGI‏ ر KG‏ 
تَسَتَعْفْرٌَ لم سَبعِينَمَرٌ 46 tas‏ دهعل السَّبعِينَكَالَإِنَهُمُتَافِقَكَالَقَصَل عليه رسو NG‏ صل AAN‏ 


7 2 


E ` 
Te N 
AK 
2 
0 


567 


SIS Sa AI 333) 


4302. Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah dari 'Ubaidullah dari 
Nafi' dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: "Ketika Abdullah bin Ubay meninggal 
dunia. anak laki-lakinya -yaitu Abdulah bin Abdullah- datang kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam seraya memohon kepada beliau agar sudi memberikan baju beliau kepada 
Abdullah untuk kain kafan ayahnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memberikan bajunya kepada Abdullah. setelah itu, Abdullah juga memohon 
Rasulullah agar beliau berkenan menshalati jenazah ayahnya. Kemudian Rasulullah pun 
bersiap-siap untuk menshalati jenazah Abdullah bin Ubay, hingga akhirnya Umar berdiri dan 
menarik baju Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan menshalati 
jenazah Abdullah bin Ubay sedangkan Allah telah melarang untuk menshalatinya?" 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala 
telah memberikan pilihan kepadaku." Lalu beliau membacakan ayat yang berbunyi: "Kamu 
memohonkun ampun bagi orang-orang munafik atau tidak kamu mohonkan ampun bagi 
mereka, maka hal itu adalah sama saja. sekalipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 
tujuh puluh kali (Qs. At-Taubah 9: 80). Oleh karena itu, aku akan menambah istighfar lebih 
dari tujuh puluh kali untuknya." Umar bin Khaththab berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya 
la adalah orang munafik?." Tetapi, rupanya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tetap saja 


menshalatinya, hingga Allah menurunkan ayat Al Our'an: "Janganlah kamu sekali-kali 
menshalati jenazah seorang di antara orang-orang munafik dan janganlah kamu berdiri di 
atas kuburnya." (Os. At-Taubah 9: 84). 


Ke A a SAE jaki NG َنْب كير‎ E 
WIL رضي‎ ALA a WA بيد اله ُن‎ 2 JANTAN 


aer 


s NGANG aké Jaka nai EA IS KAI WA A NAAA 


IIS 3156156 3546555 KENAN PATA an MA 


HA 
رو‎ 
wW 


Makei BUSA sa AWE AIA Pai CERESE 
سُولالله‎ 2 5 PAWAI PAKAN YAN Pata 5 Ja: aa da b LI 
SISA Ka NASA AG at NGA 


LA A: 
Z 
Ke. 


AS AE A نَ قال فَعَجِبَّتُ بَعَد ا‎ siap 54) ARAI laba aia 


KEN ASAS 
4303. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail. -dan yang lainnya berkata- Telah menceritakan kepadaku Al Laits Telah 
menceritakan kepadaku Ugail dari Ibnu Syihab dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku 
'Ubaidullah bin 'Abdullah dari Ibnu 'Abbas dari 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu 
Tatkala Abdullah bin Ubai bin Salul meninggal dunia, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
diundang untuk menshalatinya. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri untuk 
melaksanakan Shalat, aku meloncat ke arah beliau, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam, kenapa engkau menshalati Ibnu Ubay, padahal ia telah 
mengatakan di hari ini-itu begini dan begitu?! Aku hitung-hitung kejelekannya, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum seraya bersabda: "Tundalah -perkataanmu- dariku 
wahai Umar!" setelah aku mengulang menyebut-nyebut kejelekannya, beliau bersabda: " 
Aku telah diberikan pilihan, aku memilih. Andaikata aku tahu kalau aku menambahnya lebih 
dari tujuh puluh ia akan diampuni, niscaya aku menambahnya!."Lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melaksanakan shalat atasnya, kemudian beliau pergi dan tidak berada di 
tempat itu kecuali hanya sejenak, hingga turun dua ayat dari surah Bara'ah, "(Dan janganlah 
kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah 
kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. mereka telah kafir kepada Allah dan RasulNya dan 
mereka mati dalam keadaan fasik." (Os. At-Taubah: 84). Setelah itu aku heran atas 
keberanianku terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika itu. Dan hanya Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih mengatahui." 


2 LAH 


n 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 84 


3G PEN NE sur, 2222 2ر ود ا2 ےو وو ا‎ NAH 


í A 0 2 Gta aa 32‏ 
PMN:‏ عمالو EN‏ حم adan‏ وَل عَلَيووَسَلَمَ 
عع مص ذو SA‏ كا متيل sag AG‏ قاشعل عات 


له 


NA gak) IA GA AN Ak LN لقال‎ gak BN IL 33 33 
ai 7 | Éa دهعل‎ AI Ea (AA gas 5 TA at e 25 


7 A - 
Z 4 


YA عات‎ A NE padang أ‎ Fasa eiz ala paka saii A2 ولاه ضلا‎ 


Z 


D E E sisa 


4304. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir Telah menceritakan kepada 
kami Anas bin 'Iyadl dari 'Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dia 
berkata: "Ketika Abdullah bin Ubay meninggal dunia. anak laki-lakinya -yaitu Abdulah bin 
Abdullah- datang kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan beliau berikan bajunya 
dan beliau perintahkannya untuk mengafani ayahnya dengan bajunya tersebut. Lalu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menshalati jenazah ayah Abdullah bin Abdullah bin 
Ubbay. Hingga akhirnya Umar menarik baju Rasulullah seraya berkata: "Ya Rasulullah, 
apakah engkau akan menshalati jenazah Abdullah bin Ubay sedangkan dia itu orang 
munafik? Padahal Allah telah melarang engkau memintakan ampun untuknya?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah 
memberikan pilihan kepadaku atau mengabariku." Lalu beliau membacakan ayat yang 
berbunyi: "Kamu memohonkun ampun bagi orang-orang munafik atau tidak kamu 
mohonkan ampun bagi mereka, maka hal itu adalah sama saja. sekalipun kamu 
memohonkan ampun bagi mereka tujuh puluh kali sekali-kali Allah tidak akan mengampuni 
mereka (Os. At-Taubah 9: 80). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Aku akan 
menambah istighfar lebih dari tujuh puluh kali untuknya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tetap saja menshalatinya dan kami pun shalat bersamanya hingga Allah 
menurunkan ayat Al Our'an: "Janganlah kamu sekali-kali menshalati jenazah seorang di 
antara orang-orang munafik dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya, sesungguhnya 
mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan munafig." 
(Qs. At-Taubah 9: 84). 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 95 


aa aa Bea Nabi BAE Jen BAN GS gs خا‎ 
NAN Karki YEN UAN APE حي نلف‎ MS LAH بن مالك قال‎ 


(PE NASA DIREKSI Aa sa a Da 


A 


GAMANA dl RAS LG yaa الو خي‎ Sion 


4305. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Abdur Rahman bin 'Abdullah sesungguhnya Abdullah bin Ka'ab 
bin Malik berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik ketika dia tertinggal dari perang Tabuk; 
'Demi Allah, tidak ada nikmat yang telah di berikan Allah kepada saya, setelah Allah 
menunjukan kepada saya Islam, yang saya anggap lebih besar daripada kejujuranku kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, Seandainya saya berdusta kepada beliau, maka saya 
akan celaka sebagaimana orang-orang yang telah berdusta ketika diturunkan wahyu yang 
berbunyi: "Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu 
kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah kamu dari 
mereka, karena sesungguhnya mereka itu najis dan tempat mereka adalah jahannam 
sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Mereka akan bersumpah kepadamu 
supaya kamu ridla kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridla kepada orang-orang 
yang fasik itu." (Os. At-taubah (9): 95-96). 


X 


n 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 96 
CR a PAR A ; Ja IF PAAA 
ا‎ KSS gaga LA IS رسو‎ SEJUK GG? IN 
5 Sa; ra GINA ian hou 2 Kasa NSB 


ا ب 


bangang Kea AN, Ha hss 
E ANGING JAN Na ie لي هذه جى‎ VG3 Pa 3 LAN 
KEL EN Ea AN YEN JAAN La a 22. A 5277 A مم حَسَُوَضَطْر‎ as SS 


4306. Telah menceritakan kepada kami Muammal yaitu Ibnu Hisyam Telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 'Auf Telah menceritakan 
kepada kami Abu Raja' Telah menceritakan kepada kami Samurah bin Jundab radliallahu 
'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tadi malam dua orang 
(tamu) berkunjung kepadaku (dalam mimpiku) dan membawaku ke sebuah kota yang 
dibangun dari emas dan perak. Di sana kami bertemu sejumlah laki-laki yang setengah 
tubuhnya terlihat sangat tampan seperti manusia tertampan yang pernah kalian lihat. Dan 
setengah tubuh yang lainnya sangat buruk seperti manusia yang paling buruk yang pernah 
kalian lihat. Dua orang tamu itu berkata kepada mereka berdua, pergilah berendam di sungai 
itu. Maka mereka pun berendam di dalam sungai itu kemudian kembali kepada kami. 
keburukan mereka lenyap dan mereka sekarang benar-benar tampan. Tamu-tamuku berkata 
kepadaku: Yang pertama (Anda lihat) adalah surga Adn dan itu adalah tempatmu.' 
Kemudian mereka berkata: sedangkan mereka yang separuh tampan separuh buruk rupa 
adalah orang yang mencampur adukan perbuatan baik dan perbuatan jahat, namun Allah 
memberi mereka ampunan.' 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 102 


ار 
00 


رت 2 247 2 ر کہ a‏ ر ا ورور د Ns‏ س 2 و 2 sar‏ 2 
حَدَتْمَاإِسَحَاقَ Ala‏ اه حد نتا عبد الرزاق | خب رتا A Kasa‏ بن المَسَيّبِعَنَ 


A Ag 04 Pd ر‎ 7 Pd 2 Ar 2 kk? - GT ML 0 
é Ik Ma sada BIMA NAWA KELASA ANALIS era 
Z .. z 


x 


£ < ال‎ At 6 NG و‎ ILI ea E 
AISI Ke Ie HANYA NI ES ALAN LE LANJE الآ ي‎ 
G 2 را ی ا ر‎ 0 2 5 2 A ei Zr 7 0 0 7 2, 
ALAN صل‎ ANIS Ab eta II SEM UNNES 5 HS 


- A 
£ £ 


Ba BAN AANG LAN Gea 9 AE ما‎ Sen 
? 1 GA عر‎ 5 2 4 
PMA AN Erna AI 3S) 


4307. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
'Abdur Razzag Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al 
Musayyab dari Bapaknya dia berkata: "Ketika Abu Thalib mendekati ajalnya, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam masuk menemuinya dan di dekatnya ada Abu Jahal dan Abdullah 
bin Abu Umayyah. Lalu beliau bersabda: "Wahai pamanku, ucapkanlah 'Laa Ilaaha Illallah 
(tidak ada sesembahan yang berhak di sembah selain Allah) ' yang dengannya aku akan 
berhujah untuk membelamu di sisi Allah -Azza wa Jalla-." Maka Abu Jahal dan Abdullah bin 
Umayyah berkata kepadanya: "Wahai Abu Thalib, Apakah kamu benci dengan agama Abdul 
Muthalib?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Sungguh akan aku 
akan mintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang." Lalu turunlah ayat, "Tidak 
sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi 
orang-orang musyrik walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah 
jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." 
(Os. At Taubah: 113). 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 113 


Te PARA E AKU 1 AN 2 ور‎ A SALA ور‎ EO 

Fe A‏ کا Aos‏ کا اس رال کے وگ 2 مالاا KERANA KAN‏ م کا“ 
A‏ 

3 Aw Kanan 00 7 7 5 2 52 2 < 2 -£ .. 

BE Al MÉN و عل‎ [ asas A3 AS CASE el rasa S6 


r 


sak ALAN ISA diá 


og ad 
b. 


2121 2.2 g P KN 
Sagai ga Piya jaka آخر‎ 


a 


D بَعَضَ مالك فهو‎ aa 

4308. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih dia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Yunus -Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur lainnya-, Ahmad berkata; Dan telah menceritakan kepada kami 
'Anbasah Telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata: Telah 
mengabarkan kepadaku 'Abdur Rahman bin Ka'ab bin Malik dia berkata: Telah mengabarkan 
kepadaku 'Abdullah bin Ka'ab dan dia adalah anaknya yang biasa menuntun Ka'ab ketika dia 


buta. Dia berkata: Aku mendengar Ka'b bin Malik menceritakan peristiwanya mengenai 
firman: dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka, (At 
Taubah: 118). Diakhir ceritanya Ka'ab berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya taubatku 
adalah melepaskan diri dari hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan RasulNya. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tahanlah sebagian hartamu, hal tersebut 
lebih baik bagimu." 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 117 


GRAB Fan Bea Kain HE AA Sin شعي‎ 3 jak mana ai 


Ag BS أي‎ SA LA EA ENG SS NGEH AAA 


4 


a REA $5‏ ل يكلف AE‏ اله صل EN‏ سَلَمف غَرْوَ wW‏ 


APA. 009 Pa Orang 2 A E DAN SUS 164‏ رر 
Kaya PLATEN NGANG An a AI P5 Pn Ba AA‏ 
5 ضح و AA IRMIS‏ سَافَرَ مإلاضحىو كَانَيَبَدَ O‏ کو CA GUS‏ 


/ BANA NAN GP ES AA گلا مي و‎ ATAN NYA KAWA 


PÍS مو‎ Bi IÉ KE LESAN PEN 


< 


Okay on jan 56 Gala ya تافافل انعا‎ Halang KANANG 
PAE Bera JENG KAG BA 


Asa babon يندا‎ Pa GG راسو‎ sa PEE 


4 


IU VAN Asal ISA agus Mera‏ گت 

KG) TAN sekat SN 3 Kua AN Ja کات ألا‎ 
اسَكَمَارَوَجهَهُ‎ GESENG EA AOA 323 KANG : aa RA 

AAN an EN ANGE AAE ASNA S طن‎ be 

aka NE ye NG AN SS الي‎ SALA DNA Tino AN 

Ba A3 eks HASAN JGA ag Ia gê SS a send EA 


LN حبار که وَسَيرَى‎ ANE ya PEN EN SA nk 
S3 2 A 59 


A 4‏ و 


4309. Telah menceritakan kepadaku Muhammad Telah menceritakan kepada kami Ahmad 
bin Abu Syu'aib Telah menceritakan kepada kami Musa bin A'yan Telah menceritakan 
kepada kami Ishag bin Rasyid bahwa Az Zuhri Telah menceritakan kepadanya dia berkata: 
Telah menceritakan kepadaku 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari 
Bapaknya dia berkata: saya mendengar ayahku Telah mengabarkan kepadaku'ab bin Malik - 
ia adalah salah satu dari tiga orang yang diterima taubatnya- bahwa dia tidak pernah 
tertinggal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam peperangan yang beliau ikuti 
selain dua peperangan yaitu perang 'Usrah dan perang Badar. Dia berkata: Maka aku pun 
berusaha untuk mengungkapkan kejujuranku kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
diwaktu dluha. Karena sudah menjadi tradisi beliau apabila datang dari suatu perjalanan 
beliau selalu shalat dluha. Beliau selalu ke masjid terlebih dahulu kemudian shalat dua 
raka'at. Beliau melarangku dan kedua sahabatku untuk berbicara. Padahal beliau tidak 
melarang orang yang tertinggal selainku. Hingga orang-orang pun menjauhi untuk berbicara 
kepada kami. Hal itu terjadi begitu lama. Dan tidaklah yang membuatku cemas kecuali rasa 
takutku apabila aku mati sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mau 
menshalatiku. Atau Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang meninggal dunia, hingga aku 
termasuk orang yang buruk keadaannya, tidak seorang pun yang mau berbicara denganku, 
dan tidak mau menshalati serta mengucapkan salam kepadaku. Kemudian Allah menurunkan 
ayat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada sepertiga malam terakhir yang 
memberitakan taubat kami. Pada waktu itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di 
sisi Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah orang yang senantiasa menyebut kebaikan- 
kebaikan urusanku dan membelaku. Lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
'Ya Ummu Salamah, Ka'ab telah diterima taubatnya.' Ummu Salamah berkata, Apakah aku 
harus mengutus seseorang kepadanya untuk memberikan kabar gembira? Beliau bersabda: 
Jangan, nanti orang-orang akan memukuli kamu dan menahan kamu dari tidur di malam 
hari. Hingga tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat Subuh beliau 
mengumumkan bahwa Allah telah menerima taubat kami. Dan beliau apabila sedang 
memberi kabar gembira, wajah beliau kelihatan bersinar seperti bersinarnya sebagian bulan. 
Dan kamilah yang dimaksudkan ayat, tiga orang yang menyelisihi perintah, yang kemudian 
diterima alasannya dari orang-orang yang meminta izin untuk tidak berperang. Yaitu ketika 
Allah menurunkan penerimaan taubat kami. Padahal dulu tatkala disebutkan orang-orang 
yang mendustakan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang tidak ikut 
berperang dan beralasan dengan alasan yang batil. Mereka dikatakan sebagai sejelek-jelek 
manusia. Allah Ta'ala berfirman: Mereka (orang-orang munafik) mengemukakan 'uzurnya 
kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka (dari medan perang). Katakanlah: 
"Janganlah kamu mengemukakan 'uzur: kami tidak percaya lagi kepadamu, (karena) 
sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada kami beritamu yang sebenarnya. Dan 
Allah serta Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu.... (At Taubah: 94). 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 119 


AS PENA gi IE شها ب‎ AE ARE SEDIA Kas Gs aa 
LI AS مُت‎ LA PENG SAS بن مَالِكِوَكَانَقَايِدَ‎ PA بْنِمَالِكِعَنَعَبَ‎ 


5 2 
- - - 
A Ld A Li Pa راط ”سل‎ 


Kapas : teng LK SEN ALANGAN BI PRA, Son‏ أَبَكَانيِمًا 


A 


LAN 


[4 
A 


PENTAS aga saa E NGE ANY a JOKE عمدت من گر‎ 
2 < -£7 - D AAN KA KK رر‎ ts Ta 

BAS ENAK Tag Ind A 

[الصَّادِقِينَ 


4310. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Ka'ab bin Malik dari 
'Abdullah bin Ka'ab bin Malik -dia adalah penuntun Ka'ab bin Malik- dia berkata: Aku 
mendengar Ka'ab bin Malik bercerita mengenai ketertinggalannya dari perang Tabuk. Demi 
Allah, setahu saya tidak ada seorang muslim yang telah di uji Allah dalam kejujuran 
ucapannya, yang ia lebih baik dari pada apa yang telah diujikan Allah kepada saya sejak saya 
ceritakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, saya tidak pernah bermaksud 
untuk berdusta kepada Rasulullah hingga sekarang ini. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada 
Rasulullah-Nya shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah telah menerima taubat 
Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Anshar... hingga ayat: 'dan hendaklah kamu 
bersama orang-orang yang jujur." (Os. At-Taubah (9): 117-119). 


Bab: [Bab] Surat At Taubah ayat 128 


Kg BAN TE EPA SI GEN ga AJE BI ELEGAN ا‎ 
Pui A Jia SN 42 Ada NS LS EE CEE 


EEA SAI So na STS AI SA 


3 اس ده‎ Haa ESA Aga ak ASA ga GAN, 


04 a15 7 ل ور‎ A ر ور‎ 5 
pen اتلك ص دريو ير‎ Asa جني‎ A 
لِرَسُولٍ‎ Ka AYU Na jesi KA (asa KN nana 


“z7 


JIE ین الجا تا‎ en الَو‎ PASI ANG سم‎ UA 
SA ANE ka pat PARA jabatan اوك‎ Arta SANA 


IM 


AN SN aa ANG Asing GAGANG a AIA Pera 
SERA BEJ sae el Lal SS Sg NG NG yana 41 Balai 


PA Z 2 < Ka E AN SEN 5 A 5 ع سم‎ 7 
An ad yh 7 (PA INA نزي اسروك‎ SEL 
A 


HE NE LAS ۶ هماو‎ TI ala يض‎ AR Ke ye 


Pah 


KA L‏ ا An‏ رر 3 عم 
UAN‏ لله AWET WA AN Ko MG AAA‏ بن‌عمرَ 


AI MEN EL LRA HA 


HL FAK معا ي خُر‎ AS Pa PAT LÉN ي خُر‎ 


Ži Zia 
lor 


A‏ اهو قالمع NA‏ أبي خْرَيْمَة 
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah mengabarkan kepada kami‏ .4311 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibnu As Sabbag bahwa Zaid‏ 
bin Tsabit Al Anshari radliallahu "anhu -salah seorang penulis wahyu- dia berkata: Abu Bakar‏ 
As shiddig datang kepadaku pada waktu perang Yamamah, ketika itu Umar disampingnya.‏ 
Abu Bakr berkata bahwasanya Umar mendatangiku dan mengatakan, "Sesungguhnya perang‏ 
Yamamah telah berkecamuk (menimpa) para sahabat, dan aku khawatir akan menimpa para‏ 
penghafal Our'an di negeri-negeri lainnya sehingga banyak yang gugur dari mereka kecuali‏ 
engkau memerintahkan pengumpulan (pendokumentasian) al Qur'an." Abu Bakar berkata‏ 
kepada Umar, "Bagaimana aku mengerjakan suatu proyek yang tidak pernah dikerjakan‏ 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Umar menjawab: "Demi Allah hal itu adalah sesuatu‏ 
yang baik." la terus mengulangi hal itu sampai Allah melapangkan dadaku sebagaimana‏ 
melapangkan dada Umar dan aku sependapat dengannya. Zaid berkata: Abu Bakar berkata, -‏ 
pada waktu itu disampingnya ada Umar sedang duduk, dan dia tidak berkata apa-apa.-‏ 
"Sesungguhnya kamu adalah pemuda yang cerdas, kami tidak meragukanmu, dan kamu juga‏ 
menulis wahyu untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena itu kumpulkanlah al‏ 
Our'an (dengan seksama)." Zaid berkata; "Demi Allah, seandainya mereka menyuruhku‏ 
untuk memindahkan gunung dari gunung-gunung yang ada, maka hal itu tidak lebih berat‏ 
bagiku dari pada (pengumpulan atau pendokumentasian al Qur'an). kenapa kalian‏ 
mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?"‏ 
Abu Bakar menjawab: "Demi Allah hal itu adalah baik." Aku pun terus mengulanginya,‏ 
sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana melapangkan dada keduanya (Abu Bakar‏ 
dan Umar). Lalu aku kumpulkan al Our'an (yang ditulis) pada kulit, pelepah kurma, dan batu‏ 
putih lunak, juga dada (hafalan) para sahabat. Hingga aku mendapatkan dua ayat dari surat‏ 
Taubah berada pada Khuzaimah yang tidak aku temukan pada sahabat mana pun. Yaitu ayat:‏ 
Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya‏ 
penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas‏ 
kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling (dari‏ 
keimanan), maka katakanlah: "Cukuplah Allah bagiku: tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya‏ 
kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung." (9: 128-‏ 
Dan mushaf yang telah aku kumpulkan itu berada pada Abu Bakr hingga dia wafat,‏ .)129 
kemudian berada pada Umar hingga dia wafat, setelah itu berada pada Hafshah putri Umar.‏ 
Diriwiyatkan pula oleh 'Utsman bin 'Umar dan Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab, Al Laits‏ 
berkata: Telah menceritakan kepadaku 'Abdur Rahman bin Khalid dari Ibnu Syihab: dia‏ 
berkata: ada pada Abu Huzaimah Al Anshari. Sedang Musa berkata, Dari Ibrahim Telah‏ 
menceritakan kepada kami Ibnu Syihab; 'Ada pada Abu Khuzaimah." Juga diriwayatkan oleh‏ 
Ya'gub bin Ibrahim dari Bapaknya. Abu Tsabit berkata; Telah menceritakan kepada kami‏ 
Ibrahim dia berkata, 'Ada pada Khuzaimah atau Abu Khuzaimah.‏ 


Bab: [Bab] Surat Yunus ayat 90 


KA 


pse‏ محمد شار jêng ERA BEE‏ عَوْسَعِيدِ ين جُبَرٌ عَنْابْنِعَبَّاسِقَالَ 


bi 31l A5 MERA sa A‏ فيهمُومَى عل 
ANA da galah DI ANIS Hu‏ مَى مِنهَمْ l‏ 


4312. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair 
dari Ibnu 'Abbas dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau 
melihat kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura', mereka berkata; "Lebih tepatnya pada 
hari Musa mengalahkan Fir'aun. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
kepada para sahabatnya: "Kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, maka 
berpuasalah." 


Bab: Perkataan Abu Maisarah 
NA NA قال قال ابر‎ E الك كف‎ | ra 
AAA SE BNIB Aa a e PAN عباس يقرا‎ NA gue 


EBI ANI ESA SAR أن‎ ALAN | grak َو‎ 


4313. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad bin Shabbah Telah 
menceritakan kepada kami Hajjaj dia berkata; Ibnu Juraij berkata; Telah mengabarkan 
kepadaku Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far bahwasanya aku mendengar Ibnu Abbas 
membaca, 'Ketahuilah, sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka (OS. Hud; 5).' Ibnu 
Ja'far berkata: Aku bertanya kepadanya mengenai ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas 
menjawab: beberapa dari kalangan orang-orang munafik merasa malu ketika membuang 
hajat mereka dalam keadaan telanjang dan ketika mereka bersetubuh dengan istri-istri 
mereka. Maka ayat ini turun kepada mereka. 


N 


LAN 


a BERSANTAN SA an ES Na EA SAS 


ES JA NG ا يدور ھکال‎ aga PEN كا قرا‎ 
RAI BEAN َل َب َيس تي‎ pe A 


4314. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ibnu Juraij Dan telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far 
bahwa Ibnu 'Abbas membaca, 'Ketahuilah, sesungguhnya mereka memalingkan dada 
mereka dariku.'lbnu Ja'far berkata: Aku bertanya kepadanya: "Wahai Ibnu Abbas, apa yang 
dimaksud dengan ayat itu? Maka Ibnu Abbas menjawab: seseorang merasa malu ketika 
hendak bersetubuh dengan istrinya dan ketika membuang hajat dalam keadaan telanjang. 
Maka turunlah ayat ini. 


رم = 


PIA ANN pis SN SIB 9 A12 MSI AS Ga S3 z 


Ran A ی‎ SES R KE )و كَل‎ ABG saka ono Via Kal paia] 


Sel ِسَوَادِوَكَالمْجَاهِدٌ‎ (Jaga gka USU (Anal A ETE 


ka 3 
4315. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami 'Amru dia berkata: Ibnu 'Abbas membaca ayat: Ingatlah, 
sesungguhnya (orang munafik itu) memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri 
daripadanya (Muhammad), Ingatlah, di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain.. 
(Huud: 5). Yang lainnya berkata, dari Ibnu Abbas arti Yastagsyuuna adalah: menutup kepala 
mereka. Arti sii'a bihim (Huud: 77 adalah berperangsangka buruk kepada kaumnya. Dan 
013303 bihim yaitu terhadap para tamu mereka. Sedangkan arti Oitha'i manal lail yaitu 
kegelapan. Mujahid berkata; arti ilaihi Unib yaitu saya kembali. 


Bab: [Bab] Surat Huud ayat 7 


NELLA 3553 olte AN BN Pe ane AEK Ain 


TE 


PN ES YG قال‎ Sada FE D AH : KE IAI 
Wa ا‎ ANGEN GEN GENG AA HANG AM sja a 


A 


PA عر ونه‎ a م[‎ See A a 
naaa aa 
PPN PPA Tie AA PEN غار‎ las (GS pakan 
ANN a Ssst 
GA BS IAI 1 IE na JOIN ANA asa 
CI Ma A 


4316. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib Telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Azza wa Jalla 
berfirman: 'Berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu.' Dan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Sesungguhnya tangan Allah terisi penuh, pemberian-Nya siang maupun 
malam tidak pernah menguranginya." Juga beliau bersabda: "Tidakkah kalian melihat 
bagaimana Allah telah memberikan nafkah (rezeki) semenjak Dia mencipta langit dan bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak pernah berkurang apa yang ada pada tangan kanan-Nya." Beliau 
bersabda: "Dan 'Arsy-Nya ada di atas air, di tangan-Nya yang lain terdapat neraca, Dia 
merendahkan dan meninggikan." 


Bab: [Bab] Surat Huud ayat 18 


KE 2 H < 27 2 NGGE 85 م‎ 
زقال‎ Hau S3 ko SESALI و‎ 


DN سحت‎ PUSA AH Hé Moge قال اا اغا‎ oat اا‎ 
Aa 34 يڌ المۇمن مر‎ EA EAE Makar NABA JA : PA NA YA PE Pat 


A‏ وعم 


NENG AN BA SN LAIN A 
Po NG pm AE NA ENI BAN مر کين قيفو‎ 
ahn FE MEN SALAM 

2 AAEE g$ AEAT 


4317. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yazid 
bin Zura'i Telah menceritakan kepada kami Sa'id dan Hisyam keduanya berkata; Telah 
menceritakan kepada kami Qatadah dari Shafwan bin Muhriz dia berkata; ketika Ibnu 'Umar 
sedang thawaf, tiba-tiba seseorang menghadangnya seraya berkata; wahai Abu 'Abdur 
Rahman, atau wahai Ibnu 'Umar apa kamu mendengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengenai An-Najwa (bisikan dihari kiamat)? Ibnu Umar menjawab: "Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Nanti di hari kiamat, seorang mukmin mendekat 
kepada Rabb-nya. Hisyam berkata; 'Seorang mukmin mendekat hingga Dia meletakkan 
naungan-Nya ke atasnya, yaitu menutupi (dosa-dosa) -nya kemudian Dia berkata, "Apakah 
kamu mengakui dosa ini?" dia menjawab, "Wahai Rabb-ku, saya mengetahuinya." -sebanyak 
dua kali- Allah berfirman kepadanya: "Saya telah menutupinya (merahasiakannya) di dunia 
dan pada hari ini aku telah mengampuninya bagimu." Kemudian diberikanlah kepadanya 
catatan kebaikan-kebaikannya. Adapun yang lainnya atau orang-orang kafir, maka mereka 
dipanggil dihadapan semua manusia dan dikatakan: "Inilah mereka yang telah mendustakan 
Rabb mereka, ketahuilah bahwa laknat Allah berlaku atas orang-orang yang zalim." (Hud: 
18). Dan Syaiban berkata; Dari Qatadah Telah menceritakan kepada kami Shafwan. 


Bab: [Bab] Surat Huud ayat 102 


- 
2 E 


AN ES PE PETS PES JA AN CA Jaa NG aé FA AKA‏ موسى 


PN A 4 


PON RING AMAN YR) Ala ad GOA AKA رضي‎ 


A 


1 


SA SA رَبَكَإِدا أَحَذَالْقْرَىَوَ هي‎ SUS A 


4318. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadll Telah mengabarkan kepada 
kami Abu Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Buraid bin Abu Burdah dari Abu 
Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta 'ala akan menangguhkan siksaan bagi 
orang yang berbuat zhalim. Dan apabila Allah telah menghukumnya, maka Dia tidak akan 
pernah melepaskannya." Kemudian Rasulullah membaca ayat yang berbunyi: 'Begitulah 


adzab Tuhanmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. 
Sesungguhnya adzab-Nya itu sangat pedih dan keras.' (Qs. Huud (11): 102). 


Bab: [Bab] Surat Huud ayat 114 


LA NE Saka Ine LAN KA au 1 Ara 


LA 
AA Pra Aa - 


paii; َلِكَ لمر‎ Keda 2 AN AN PAUL Aan LANG LAELA 


IM 


ten PNS BMA AN ad MA JA A3 NG LEAN‏ كَالَ 
e.r RA -‏ 7 م و < A‏ 
ار AN‏ لمن عمل مامنَأمَتي 


4319. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yazid 
yaitu Ibnu Zura'i Telah menceritakan kepada kami Sulaiman At Tamimi dari Abu 'Utsman dari 
Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu bahwasanya seorang lelaki pernah mencium seorang wanita, 
lalu dia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengabarkannya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Maka turunlah ayat: "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi 
siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. 
Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat." (QS Hud; 114). Abdullah berkata, laki-laki itu 
bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah ayat ini hanya khusus untukku?" Beliau menjawab: 
"Ayat tersebut adalah untuk orang-orang yang melakukannya dari ummatku." 


Bab: [Bab] Surat Yusuf ayat 6 


MEA EN NN GR MALE AN ESAI NAS 
Ac AN Paan Sa DANA 33 AAN 
gge ginagap الكرم اب نِاحكري‎ 


4320. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami 'Abdush Shamad dari 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Dinar dari Bapaknya dari 
'Abdullah bin "Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, putra orang mulia, adalah Yusuf bin 
Ya'gub bin Ishag bin Ibrahim." 


Bab: [Bab] Surat Yusuf ayat 7 


ر قا .2 و 0 P‏ و ANGGA? LG Pn A‏ 
حَدَدْنَى مُحَمَّدْأْخَرَنَاعَبَدَةْعَنَعْبَيَدِاللَّعَنَسَعِي دبأ ي Jaa 335 eh‏ 


- Pa A Pe NA 


L 7 A g g 2 CRT 2 WA 5 ETANG A 
WAE BU AA SA AN SA ga Na قال قا‎ MUS 


3 
د 


م صمو 


Be ENG Ie AANG EN AK تس الو‎ Aa سالك قال‎ 
Anisa MAN sg 


4321. Telah menceritakan kepadaku Muhammad Telah mengabarkan kepada kami 'Abdah 
dari 'Ubaidillah dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Siapakah menusia yang paling mulia?" Beliau 
bersabda: "Orang yang paling bertagwa dari mereka." para sahabat berkata, "Bukan itu yang 
kami tanyakan?" beliau bersabda: "Jika bukan, berarti Yusuf Nabi Allah putra Nabi Allah 
(Ya'gub) putra Nabi Allah (Ishag) putra Ibrahim kekasih Allah, " para sahabat berkata, "Bukan 
itu yang kami tanyakan, " beliau bersabda: "Apakah tentang bangsa Arab yang kalian 
tanyakan?, mereka menjawab; 'Ya.' Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: orang 
yang paling baik dari mereka dimasa jahiliyyah adalah orang yang paling baik dimasa Islam, 
jika mereka paham Islam." Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Usamah dari Ubaidullah. 


Bab: [Bab] Surat Yusuf ayat 18 


D عدا حابر اهم تسر ن الج نابو ھاپ کال و‎ 367 ii Ae SA AA 


d2 .G apa be < LA? 2 224712 A gr 
LNG BN AS BEN 3 Pem KAN E AI sing ES 
ds saki HA ANA LEAN anaa NS 


ra 
23 Zaad 2 


an SA JST BG MA سَلَّم‎ EN A رَو‎ 


P 


0 ر 2124% ر و‎ HANS 21 
“aura gak دان‎ pan PES ایدو مام‎ YAA nya 


Z 7 A 


JK AK Nun Po AÁ Va BY SAN an 
ANG Ae Kat SBY PAPAN ا وارلا‎ 


4322. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab dia berkata; Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj; Telah 
menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Umar An Numair, Telah menceritakan kepada kami 
Yunus bin Zaid Al Aili dia berkata; Aku mendengar Az Zuhri, aku mendengar 'Urwah bin Az 
Zubair dan Sa'id bin Al Musayyab dan 'Algamah bin Waggash dan "Ubaidillah bin Abdullah 
dari cerita 'Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam tatkala orang yang memfitnahnya 
berkata kepadanya dengan semua isu (ghosip) yang mereka sebarluaskan. Lalu Allah 
menjelaskan akan terbebasnya dirinya dari tuduhan tersebut. Setiap orang menceritakan 
sebagian dari berita ghosip tersebut. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada 
Aisyah: "Jika kamu tidak melakukannya, maka Allah akan membebaskan kamu dari tuduhan 
tersebut, tapi jika kamu melakukan dosa, maka meminta ampunlah kepada Allah dan 
bertaubatlah. Aisyah berkata: 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan perumpamaan ini selain 
sebagaimana Abu Yusuf (Ya'gub) ketika berkata; maka lakukanlah kesabaran yang baik, 
itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang 
kamu ceritakan." (Yusuf: 18). Kemudian Allah menurunkan ayat: Sesungguhnya orang-orang 


yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. (An Nuur: 11). -hingga 
sepuluh ayat.- 


Jep NG Naa HE Bal salon حم‎ EA GE An PA cra 


4 


MEN LAS LN ALE GE Ni Ae A Pa 


D در م‎ und 


ia 3 LE ELA ANGIN KA‏ بو نيه جل 


AY‏ ڪم اتُڪ أمرَ ENYA 5 000 KAN‏ مَاتَصِفُونَ 

4323. Telah menceritakan kepada kami Musa Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
dari Hushain dari Abu Wail dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Masruq bin Al Ajda' 
dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ummu Rumman yaitu Ummu 'Aisyah dia berkata; 
ketika kami bersama Aisyah yang sedang menderita demam, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: semoga ada wahyu yang mengabarkan tentang Aisyah. Ummu Ruman 
berkata: 'Ya.' Lalu Aisyah duduk seraya berkata: perumpamaanku dengan kalian adalah 
seperti perkataannya Ya'gub kepada putra-putranya: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang 
memandang baik perbuatan (yang buruk) itu: maka kesabaran yang baik itulah 
(kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu 

ceritakan." (Yusuf: 18). 


Bab: [Bab] Surat Yusuf ayat 23 


SEK Sala GAWA bean RP EE SEN SS pané Keran AAA Sis 


IM 


وال KANANG EN ELIA‏ ا 


Pele (بَلْ‎ ALA E 2 GALAH) ta 41571} 


4324. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Bisyr 
bin 'Umar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Wail dari 
'Abdullah bin Mas'ud dia berkata; mengenai firman Allah: "Marilah ke sini, (Yusuf: 23)." Ibnu 
Mas'ud berkata; Kami membacanya sesuai dengan yang telah diajarkan kepada kami. Arti 
Matswaahu: tempat tinggalnya. Arti Al Fayaa: keduanya mendapatkan. Sebagaimana 
perkataan Al Fau Aabaa ahum: yakni mereka mendapatkan. Demikian juga dari Ibnu Mas'ud 
mengenai firman Allah: Bahkan aku menjadi heran (terhadap keingkaran mereka) dan 
mereka menghinakan kamu. (As Shafaat: 12). 


mw“ الح داشا ور‎ 
Ei Ny AE Na es A ANG A 


r 


CNAP KAN atja NET NA IA ie ALII EATA 


TEA کاشفو‎ EL BI Kena KALA je BY الحا ن قال‎ 33 


AA an w PE E A D 2. ana 24 ARA A - g 
Kala Ea PAN aa PLANG AS 59 iuit 


م 


4325. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq dari 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa ketika orang- 
orang Quraisy menangguhkan untuk memeluk Islam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mendo'akan kebinasaan bagi mereka: "Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi mereka 
dengan mengirimkan tujuh tahun (kelaparan) sebagaimana yang telah menimpa Yusuf. Maka 
kemudian mereka tertimpa tahun paceklik yang menghabiskan segala sesuatu hingga 
diantara mereka memakan tulang. Dan seseorang dari mereka ketika melihat ke langit, ia 
melihat antara dia dan langit seakan-akan terhalangi oleh asap (karena rasa lapar). Allah 
berfirman: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. (QS.Ad Dukhan: 
10). Allah juga berfirman: Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak 
sedikit sesungguhnya kamu akan kembali ingkar, (QS.Ad Dukhan: 15). Maka bagaimana 
adzab akan dihentikan pada hari kiamat, padahal telah berlalu bagi mereka kabut dan 
hantaman keras?. 


Bab: [Bab] Surat Yusuf ayat 50 


PE و بن‎ AN SALE AN NE Ma US > 


LA 


E Gg La م “و مهو‎ f BA 2 و‎ 7 An وام‎ > > 7 TA 
an a 


- 
۴ ا‎ OP 


iya $5 < ah EPE Na حى من‎ 4 SNG كو لجعي ونش‎ 


4326. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Talid Telah menceritakan kepada kami 
'Abdur Rahman bin Al Qasim dari Bakr bin Mudlar dari 'Amru bin Al Harits dari Yunus bin 
Yazid dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dari 
Abu Hurairah radliallahu "anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
Rahmat Allah semoga terlimpah kepada Luth sungguh ia telah berlindung kepada keluarga 
yang kuat. Sekiranya aku masuk penjara dan mendekam selama mendekamnya Yusuf, tentu 
aku akan menuruti ajakan penggoda. Dan kita lebih berhak untuk meminta kemantapan dari 
pada Ibrahim 'Alaihis Salam ketika Allah berfirman kepadanya: "Apakah kamu tidak 
beriman?" Ibrahim berkata: "Tentu aku sebenarnya telah beriman, akan tetapi agar hatiku 
lebih mantap. (OS.AI Baqarah: 260). 


Bab: [Bab] Surat Yusuf ayat 110 


PPA 
Wi 
e 7 272 2 


253 NAN SA BN BEAN ya AE 
ا‎ AWAN حَتَى‎ ( JAN 2 PI ال‎ gile A) 


5 77 3. 


0 2 ا ب‎ A AA ر‎ SA SA AA 7 
AG sap pap KANA PANG BIS اقَالَتَّعَايسَهُ‎ a PETA 


ل 724 و 


TENUN PK IA FE ALE اسيو‎ KO EN 


ad 


aIia SL Sa 3 يالك اه لاقت مک لاشو في اتير‎ aits 
KNE É مهو‎ Kia tra JEN GALANG) Lain E A 


NG PI EAE UI Pria aa م‎ pS RAS Li 


SNN PS ISA SAN 


4327. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih dari Ibnu Syihab dia berkata, Telah mengabarkan 
kepadaku 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anhuma dia berkata kepadanya 
ketika Urwah bertanya mengenai firman Allah Ta'ala: Sehingga apabila para rasul tidak 
mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka).. maka aku bertanya: apakah mereka 
'kudzibuu atau Kudzdzibuu' -dengan menggunakan tasydid-? Aisyah menjawab, 'mereka 
didustakan.' -dengan menggunakan tasydid-. Aku bertanya: sungguh mereka telah yakin 
bahwa kaumnya pasti akan mendustakannya, lalu apa yang dimaksud dengan persangkaan 
mereka? Aisyah menjawab: 'Ya, demi umurku, mereka telah yakin dengan hal itu, aku pun 
bertanya lagi; lalu kenapa mereka tidak punya harapan lagi? Aisyah berkata: Aku berlindung 
kepada Allah, para rasul tidak pernah menyangka demikian terhadap Rabbnya. Aku 
bertanya: lalu apa maksud ayat ini? Aisyah menjawab: merekalah para pengikut rasul, yang 
telah beriman kepada Rabb mereka dan mempercayai para rasul tersebut, namun ujian yang 
begitu panjang serta pertolongan tidak kunjung tiba kepada mereka. Maka maksud dari ayat: 
Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimanan mereka).. dari 
kaumnya yang mendustakan mereka, hingga mereka menyangka bahwa para pengikutnya 
telah mendustakan mereka, maka ketika itu datanglah kepada mereka pertolongan Allah. 
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman: Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku 'Urwah maka aku berkata: semoga 
maksudnya adalah 'Kudzibuu' (mereka di dustakan) -tanpa tasydid-. Maka Aisyah berkata, 
'Aku berlindung kepada Allah, -dengan lafazh yang serupa.- 


Bab: [Bab] Surat Ar Ra'd ayat 8 


SIN ANE AP ALA SAS AI Ka 
kouil á ARREZ kai NGANG ka pa Au 


IM 


CAREER ES Aig کی‎ ra. Bi 


4328. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir Telah menceritakan kepada 
kami Ma'an dia berkata, Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 
Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


"Kunci perkara ghaib itu ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tidak ada 
yang tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok kecuali Allah. Tidak ada yang tahu apa 
yang terjadi di dalam rahim-rahim kecuali Allah. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hujan 
kecuali Allah. Tidak ada seorangpun yang tahu dimana dia akan meninggal. Dan tidak ada 
yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah." 


Bab: [Bab] Surat Ibrahim ayat 24 


s2 ANGGA Ap LG - 2 P رر ا و‎ A 0 2 1 و‎ 
Da FE GE BEA KELAS IE ME KS NENG 
A PA 7 


PN WA 


Na saé KH Aa‏ خرو Ja ME Has ging‏ الْمُسْلِِلَايَتَحَاتٌ 
ر A 2 - < Laaa PA - PA‏ لحا وي 1 GE‏ 
Ka 5 Ka Si aj NGA eS‏ 


A r, 


E GN kd ye 7 IA UG Lk Ko Ken sah 


TES ES AA ISIAN كَانَوَكمَ في مَفْسِي‎ ATA SG Na 


WS Aa لدو کو‎ Ani HA AN Ks ESA g 


4329. Telah menceritakan kepadaku 'Ubaid bin Isma'il dari Abu Usamah dari 'Ubaidillah dari 
Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma dia berkata; ketika kami bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Beritahukan padaku suatu pohon yang mirip 
seorang muslim, daunnya tidak berguguran, dan ia tidak berbuah setiap waktu." Ibnu Umar 
berkata: Hatiku mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Aku melihat Abu Bakar 
dan Umar tidak berbicara sehingga aku tidak mau berbicara atau mengatakan apa pun. 
Tatkala para sahabat tidak ada yang menjawab sedikitpun, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Yaitu pohon kurma.' Ketika kami sudah beranjak pergi, aku berkata 
kepada Umar; Wahai bapakku, dalam hatiku juga mengatakan bahwa itu adalah pohon 
kurma. Lalu ia berkata; Kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Ibnu Umar menjawab; 'Aku 
melihat kalian semua tidak menjawab, maka aku pun tidak mau menjawab atau mengatakan 
sesuatu pun. Umar berkata: 'Andai kau mengatakannya, itu lebih aku sukai dari ini dan ini.' 


Bab: [Bab] Surat Ibrahim ayat 27 


272 4 


PAN KN RA AS EN Ya, Pe ye Ii titan KANGA AJA دا و‎ 


A 4 


AK sean An PERSADA KAH SENAI soj 


P 
9 


sa NG NAN ل اللًابتِ ف‎ AN PA ga NGNE A) NGANG) A15) 


4330. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Algamah bin Martsad dia berkata, 'Aku 
mendengar Sa'ad bin 'Ubaidah dari Al Bara' bin 'Azib bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Seorang muslim apabila ditanya di dalam kubur, maka akan bersaksi 
bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. 


itulah firman Allah yang berbunyi: "Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman 
dengan Ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat." (Ibrahiim: 27). 


Bab: [Bab] Surat Ibrahim ayat 28 


LA 


NA APA ai PEN AA CEK Pap KA Ta As NG‏ بََعَيّاسِ EN‏ ِل الذِينَبَدَلُوا 
Kayi in‏ 


4331. Telah menceritakan kepada kami "Ali bin “Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari 'Atha dia mendengar Ibnu 'Abbas berkata mengenai firman Allah: 
Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran, 
mereka adalah orang-orang kafir Makkah. 


Bab: [Bab] Surat al Hijr ayat 18 


BII gi gag a Kets ja SEN GAN NE aa AS 
LALE A) GANG ab Maan LSN ge KANG PANGUWASA gi Gara 
SL Ser st PIA Aksal ska قال غر هصقو‎ SJE Iy 2 
SAN 5 Mega Ba LPS NYA وهو‎ SS 
GE BA AS دال‎ usg $ BB S9 NG PA 5 


2 r 


ÍA ES RU hno ada PN SELAI 


an 


ر 


ra 
2 £ IM 


ja Saha JA sn Iss‏ ك 
e AEA‏ 


9 2 Sak NE E PER Perisa LK Sia 
AMA CEK Op NYA, AE سٿم السَمَاءِ‎ AL Al NG KIS BIS PS 


و 


KEBYA SIS و رادو أَحكاهِن و‎ ANN 561553 jung bê Kerana 
ra PANAI هِرَيرََقَالَإِدَاقَضَى‎ PA مركا‎ cË ALE JET GA Á 
SSS BUS a Si Jika Kel Z REAGE A E Lag a انتم‎ KA DAN 2 IE UNG 


aN 


2 


Ska NG PA KENA a Eka es pakis BUANG) 


> وم ر اسم‎ CAR: KANG 22% qE 7 
AAN BA JEANS at SIG AAN SLS 
4332. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdillah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari 'Ikrimah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
beliau bersabda: "Apabila Allah menetapkan satu perkara di atas langit maka para malaikat 


mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya, seakan-akan rantai 
yang berada di atas batu besar. Ali dan yang lainya berkata, hal itu sebagaimana firman 
Allah: "Apabila hati mereka telah menjadi stabil, mereka berkata, 'Apa yang difirmankan 
Rabb kita? ' mereka menjawab: 'Al Haq, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.' Dan para 
pencuri berita langit (jin) mendengarkannya, (mereka bersusun) sebagian di atas sebagian 
yang lainnya. -Sufyan seraya memberikan isyarat dengan telunjuknya.- Para pencuri berita 
langit itu mencuri dengar kalimat lalu menyampaikannya kepada yang berada di bawahnya. 
Bisa jadi jin itu diterjang bintang sebelum menyampaikannya kepada yang di bawahnya 
hingga ia terbakar, kemudian mereka menyampaikanya kepada lisan dukun atau tukang 
sihir. Bisa jadi mereka tidak diterjang oleh bintang sehingga dapat menyampaikannya, 
kemudian dicampur dengan seratus kebohongan. Maka kalimat yang didengar bisa sesuai 
(cocok) dengan yang dari langit." Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdillah Telah 
menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami 'Amru dari 'Ikrimah dari 
Abu Hurairah dia berkata, Apabila Allah memutuskan suatu perkara, -dan dia berkata dengan 
lafazh: 'kepada mulut tukang sihir." Aku bertanya kepada Sufyan, Apakah kamu mendengar 
Amru berkata: Aku mendengar Ikrimah dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah? Sufyan 
berkata: 'Ya.' Aku bertanya lagi kepada Sufyan Sesungguhnya orang-orang meriwayatkan 
dari kamu dari Amru dari Abu Hurairah secara marfu' bahwa ia berkata dengan lafazh: 
'Furrigha' (bila telah selesai). Sufyan berkata: begitulah Amru membacanya, maka aku tidak 
tahu apakah dia mendengar Abu Hurairah membaca demikan atau tidak, dan itu menjadi 
bacaan kami. 


Bab: [Bab] Surat al Hijr ayat 80 


FE NE Jas اله‎ LEE BA حَدَدَنِي‎ NG SS AN, ِبر اهيبن‎ Ist 

FUNGSI AI رضي اشَمُعجُمَا ال صل اللَمُعَلَيَهِوَسَلَّمكَالَلِأْصْحَابٍ الْحِجْ‎ 
A 2 ANA 2 - ام و‎ > A3 27 reda A3 Ž 7 {2177 A3 2 

LAN Jaa aa لات خو اكيم اَن‎ KIS ASSN 


4333. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Telah menceritakan kepada 
kami Ma'an dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 
'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda kepada para sahabat beliau yang tengah melintasi hijr (tempat kaum Tsamud, 
pent.): "Jangan kalian memasuki kepada mereka yaitu kaum yang disiksa kecuali kalian 
menangis, bila kalian tidak menangis, jangan memasuki mereka, karena dikhawatirkan kalian 
akan tertimpa seperti yang menimpa mereka." 


LAN 


A 


Bab: (Bab) Surat al Hijr ayat 87 


bln Sa aana SEM JENIS SAS‏ عن حلص إن اوم 
Ci spka ALE ELANG ANG JAN anang lé‏ اص beka Liga‏ 
gag NA MAYA JA ANG JAS Sbs a NA NGE‏ الله 
ka a La WAGE) ya AN‏ دون KA AAN‏ جين 


MIT GA NI Sam yag II AE SENA 
a s an aa ta 
أو تين‎ SMA AN iga 


4334. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khubaib bin 'Abdur Rahman 
dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Sa'id bin Al Mu'alla dia berkata, ketika saya sedang shalat, 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam lewat, lalu beliau memanggilku namun saya tidak 
mendatanginya sehingga shalat saya selesai. Kemudian aku menemuinya. Beliau bertanya: 
Apa yang mengahalangimu untuk datang kepadaku? Abu Sa'id menjawab: saya sedang 
shalat. Beliau bersabda: "Bukankah Allah Tabaraka Wa Ta'ala telah berfirman: "Hai orang- 
orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu 
kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu." (Al Anfal: 24). Lalu beliau bersabda: 
"Maukah saya ajarkan surat yang paling agung dalam algur'an sebelum saya keluar dari 
masjid ini?. Abu Sa'id bin Al Mu'alla berkata: ketika Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam 
hendak pergi, saya mengingatkan beliau, lalu beliau bersabda: "Segala puji bagi Allah rabb 
semesta alam." (Al Fatihah: 2), itu adalah termasuk Assabu' Al Matsani (tujuh ayat yang 
terulang-ulang) dan Al guran yang agung yang diberikan kepadaku. 


ےو ا 0 ,2 ا 321 ور مم NEA LG‏ 2 
SSS CS‏ انا يذب 2G AAN Kn SAS‏ َنأ بي هر 3553 اللَمُعَنَهَقَالَقَالَرَسُو ل الله 


“ 


A ls das AINA AE 


4335. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dzi'b Telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ummul Qur'an (Al Fatihah) 
adalah Assab'u Al Matsaani dan Al Qur'an yang agung." 


Bab: [Bab] Surat al Hijr ayat 91 


EE - 


Latah BATA Here Bm NRE usa 
anang 9133 


4336. Telah menceritakan kepadaku Ya'qub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma mengenai firman Allah: "yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al 
Ouran itu terbagi-bagi." (Al Hijr: 91). Ibnu Abbas berkata: Mereka adalah ahlu kitab, mereka 
telah membagi Al Qur'an menjadi beberapa bagian, kemudian mereka beriman dengan 
sebagiannya dan kafir dengan sebagian yang lain." 


A 


AA WA KAN sg 02 210 <, PG Z, A mg Haa ووو مداه‎ 27A TK 
WA a | ظَبّيَانَعَنابّنِعَبَّاسٍِرَضِيّ‎ EA ea 


SIN 3 HA وَكْمَدُوا بِبَعْضٍ‎ gaT الْمُقَتَسمِينَ)‎ fé 


4337. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Al A'masy dari Abu 
Zhabyan dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengenai firman Allah: Sebagaimana Kami 
telah menurunkan (azab) kepada orang-orang yang membagi-bagi Kitab Allah. (Al Hijr: 90). 
Ibnu Abbas berkata: "Mereka beriman dengan sebagiannya dan kafir dengan sebagian yang 
lain, mereka adalah Yahudi dan Nashrani."34 


Bab: [Bab] Surat An Nahl ayat 70 


2 LA 


Ma SAN تكو انو عدا‎ SAS Jne سی ی اسم‎ SAS 
اللو الور‎ E E BA كان كدعو‎ yaa Par الک‎ AN AAL ف‎ 3 
SEN ES JEANS MAN PA AI 


4338. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Harun bin Musa Abu "Abdillah Al A'war dari Syu'aib dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: 'A'UUDZU BIKA MINAL BUKHLI WAL 
KASALI, WA ARDZALIL 'UMURI WA'ADZAABIL OABRI WAFITNATID DAJJAAL WAFITNATIL 
MAHYAA WAL MAMAAT "Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kekikiran, kemalasan, 
kepikunan, siksa kubur, fitnah Dajjal serta fitnah kehidupan dan kematian." 


Bab: Bab 


5 


PERAN PA NE AL إِسَحَاقَ‎ a A A 


A A 


4 2A 75 “2 ل‎ 4 A atz 2 g - 2 وم‎ 
EAAS TO ممن الاق الالو‎ YEH NAN PA SEJUK AN 


ES: Sana aik PAT 45 PAA AJE (Aa ِلَيَكَرُ‎ 


4339. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Abu Ishaq dia berkata; Aku mendengar 'Abdur Rahman bin Yazid dia berkata: Aku 
mendengar Ibnu Mas'ud radliallahu "anhu dia berkata mengenai surat Bani Israil, Ashabul Al 
Kahfi, dan Maryam: Mereka adalah orang-orang terdahulu, dan surat-surat itu sudah lama 
aku membacanya. Adapun arti Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka.. (Al 
Israa: 51). Ibnu Abbas berkata: yaitu menggerak-gerakannya. Yang lainnya berkata, 'Naghdlat 
Sinnuka.' Yakni: gigimu bergerak-gerak. 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 1 
کو ور ر ار م وم‎ tyri سو كدري 2 سم‎ pa ر هايم مو م ر‎ 
PE 9 AS le Pn “na EE 


AN IS yasa ANTENA JASA‏ كنيو عل يأر يبه 


8 


ا “د 1 .1 A‏ امه م > $ az‏ و ZArg?‏ 11 ا EA‏ 
ِإِيلِياء بِقَدَحَينِمِنْ مر 3 لون‌قتظر bA‏ اللبن قال KHAS siái Ar‏ 


P. 


A 4 
AAM NS 
BEAR wa ira A5 


4340. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah 
Telah mengabarkan kepada kami Yunus: Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan 
telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih Telah menceritakan kepada kami 
'Anbasah Telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata: Ibnu Al 
Musayyab dia berkata: Abu Hurairah berkata: Pada malam Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam diisra'kan di Iliya, dihidangkan kepada beliau dua bejana, khamer dan susu. Lalu 
beliau memandangi keduanya seraya mengambil bejana yang berisi susu. Jibril 'Alaihis Salam 
pun berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu kepada fitrah, sekiranya 
engkau mengambil khamer maka umatmu tersesat." 


pulii AMA ES Page وهب قال‎ Si Uas 


A دي‎ A Ani A 


SE 3 UII i PAR KAWA ZA NABA JA 4 وه‎ Sa JI RAN AN ge SAN AÉ ATA 53 2 
MA AN SG "is SEA pe laah بيت الْمَقْدِس‎ Eh Tn 
Kiya LAN حِ‎ BPK Tete اين شه اپ ڪَ‎ NA SA 


BANGGA 


4341. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, Abu Usamah 
berkata: Aku mendengar Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: Aku mendengar 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Ketika orang-orang Quraisy mendustakan 
perjalananku ke Baitil Maqdis, saya berdiri di Hijr Isma'il, lalu Allah menampakkan Baitul 
Magdis kepadaku hingga saya memberi tahu kepada mereka tentang tanda-tandanya, dan 
saya dapat melihatnya." Ya'gub bin Ibrahim menambahkan: Telah menceritakan kepada 
kami anak saudaraku yaitu Ibnu Syihab dari pamannya, Tatkala orang-orang Ouraisy 
mendustakanku pada hari aku diisra'kan ke baitul magdis -dengan Hadits yang serupa. Arti 
Oashifan, (Al Isra: 69), yaitu angin yang menghancurkan segala sesuatu. 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 16 


GAN 5S َال‎ Dies, wé Jla مَنَضُورٌ‎ PAEA ANDE KA GANG 


AENG PK ےچ‎ G 57 Net D Ag Gg ۶ A 1 
TANG ASN GALANG A 


4342. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah mengabarkan kepada kami Manshur dari Abu Wail dari 'Abdullah dia berkata: 
pada masa jahiliyah kami biasa mengatakan bagi suatu kaum apabila mereka berjumlah 
banyak, dengan perkataan: Bani Fulan banyak anaknya. Telah menceritakan kepada kami Al 
Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata dengan lafazh: 'Amara.' 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 3 


PPI PESAN GE bani NG AAN UIA 
SI sp Aa ائ سول الوم اک و سام أ بح‎ ga kh عاي‎ 
SV kaba Jasa توم‎ NGA SEA ka 

iya JENIS ALAN PISA, BESS عي‎ Sa habii i AN 
Sad PEN 533 KÍ LÉN یول‎ Gp ais NG EATA) 


SN A Su AI الئاس‎ AI 3 A3 


BAM Pray ep ra Ae an A PERAK 
مَعَصَبَالَمْ‎ KAA تي‎ ST قیقول‎ 


LA 


Nda‏ إل مَامَحَنْفيه آلاترَى إِلَ مَاكَدَ 


A 


AAE 


236 9ر 


He LPM ANN MAN متو‎ AKA, 
21 dat ang Ka افق ل‎ Ak عم‎ FN A 72 4 
INA SIA Sg PINANG ALI AAA 


2 r 


EA Aids a M SAES 559 


ري 
.. 
PA‏ 


TA my Z 27 KAN LT AT? 8 GR NG AKA PEN ? . 1 
KA 3558 225 ENG SEN SA ب بعدە مله‎ Dean SN EN AE ai 


A 


P 


AE AS Sea al NN Lai‏ نابر اهي 


APA A ع رادم‎ 


83 SIR Abas Sud EN AI e MI ea GUESS 
KÉ LIS 255 S3 SES ANE SE ai 
SAE ANIME ASI A ee NA ABA AGA 
MA BIT GAN GEMA Ja FALS أك رسو‎ ASI 
BERAS AAN عضب‎ NAN عضب‎ S3 NI as IS 


2 KNA 


TURN‏ ومر and gand ani NE‏ اذْهَبُوا! aed LARI ASI‏ ابن 


سود ,8 Pd‏ 3 ر L‏ ر 4 Z‏ ر و Pd Pang Kiz‏ 
TE‏ كا عيشت انك رشو الله و ABS‏ 9 ورو SA Siak‏ 


ا ك 


A 


JAS and gi pai وم يڏ کر‎ ZAN TAIS Oa RA IMB aks عَصَبَالَمَ‎ 


2 
Z 
rAz de Lo واي‎ 


عَيري اذڪَبواٳ ل محمد ياو EA AK,‏ و AE SA SN‏ 


PA 
£ 


A55 UG aa. UAN AN EL SELAI 


ija ف‎ a a WA Na 
AD اتی‎ er م يكم 4 ر‎ 7 4 5 LA CN را اسك‎ EZA BA 


A 


LA, PEN IE Mo NA BEA ads knee 


Ga NG ae a‏ اب تاو Jan E‏ دَمَابَيَالْمِصْرَاعَيْنِمِنَ 
Ft ASUS Pen SAAT LAN La‏ 


4343. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Telah mengabarkan kepada 
kami 'Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Abu Hayyan At Taimi dari Abu Zur'ah bin 
'Amru bin Jarir dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alahi wa 
Salam diberi sepotong daging maka beliau pun mengangkat lengannya, dan beliau menyukai 
daging itu, hingga beliau menggigitnya. Setelah itu beliau bersabda: "Aku pemimpin manusia 
pada hari kiamat, tahukah kalian kenapa? Allah akan mengumpulkan semua manusia dari 
yang pertama hingga yang akhir dalam satu tanah lapang, seorang penyeru akan menyeru 
mereka, pandangan menembus mereka dan matahari mendekat, duka dan kesusahan 
manusia sampai pada batas yang tidak mampu mereka pikul. Orang-orang saling berkata 
satu sama lain: Apa kalian tidak melihat yang telah menimpa kalian, apakah kalian tidak 
melihat siapa yang memberi kalian syafaat kepada Rabb kalian. Orang-orang saling berkata 
satu sama lain: Hendaklah kalian menemui Adam. Mereka menemui Adam lalu berkata: 
Engkau adalah bapak seluruh manusia, Allah menciptakanmu dengan tanganNya, meniupkan 
ruh-Nya padamu dan memerintahkan para malaikat lalu mereka sujud padamu, berilah kami 
syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat yang 
menimpa kami? Adam berkata kepada mereka: Rabbku saat ini benar-benar marah, la tidak 
pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya, dulu Ia 
melarangku mendekati pohon tapi aku durhaka. Oh diriku, Oh diriku, Ohh diriku. Pergilah 
pada selainku, pergilah ke Nuh. Mereka mendatangi Nuh lalu berkata: Hai Nuh, engkau 
adalah rasul pertama untuk penduduk bumi, Allah menyebutmu hamba yang sangat 
bersyukur, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami, apa kau 
tidak melihat yang menimpa kami? Nuh berkata kepada mereka: Rabbku saat ini benar- 
benar marah, la tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti 
itu sesudahnya, dulu aku pernah berdoa keburukan untuk kaumku, Oh diriku, Oh diriku, Oh 
diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke Ibrahim. Mereka mendatangi Ibrahim lalu 
berkata: Wahai Ibrahim, engkau nabi Allah dan kekasihNya dari penduduk bumi, berilah 
kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi kami, apa kau tidak melihat yang 
menimpa kami? Ibrahim berkata kepada mereka: Rabbku saat ini benar-benar marah, Ia 
tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah seperti itu sesudahnya, 
dulu aku pernah bedusta tiga kali -Abu Hayyan menyebut ketiga-tiganya dalam hadits ini- oh 
diriku, diriku, diriku, pergilah kepada selainku, pergilah ke Musa. Mereka menemui Musa lalu 
berkata: Wahai Musa, engkau utusan Allah, Allah melebihkanmu dengan risalah dan 
kalamNya atas seluruh manusia, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat 


kondisi kami, apa kau tidak melihat yang menimpa kami? Musa berkata kepada mereka: 
Rabbku saat ini benar-benar marah, la tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak 
akan pernah seperti itu sesudahnya, dulu aku pernah membunuh jiwa padahal aku tidak 
diperintahkan untuk membunuhnya, oh diriku, diriku, diriku, pergilah kepada selainku, 
pergilah ke 'Isa. Mereka mendatangi 'Isa lalu berkata: Hai 'Isa, engkau adalah utusan Allah, 
kalimatNya yang disampaikan ke maryam, ruh dariNya, engkau berbicara pada manusia saat 
masih berada dalam buaian, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat kondisi 
kami, apa kau tidak melihat yang menimpa kami? Isa berkata kepada mereka: Rabbku saat 
ini benar-benar marah, la tidak pernah marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah 
seperti itu sesudahnya, namun ia tidak menyebut dosanya, oh diriku, diriku, diriku, pergilah 
ke selainku, pergilah ke Muhammad. Mereka mendatangi Muhammad lalu berkata: Wahai 
Muhammad, engkau adalah utusan Allah, penutup para nabi, dosamu yang telah lalu dan 
yang kemudian telah diampuni, berilah kami syafaat kepada Rabbmu, apa kau tidak lihat 
kondisi kami. Lalu aku pergi hingga sampai di bawah 'arsy, aku tersungkur sujud pada 
Rabbku lalu Allah memulai dengan pujian dan sanjungan untukku yang belum pernah 
disampaikan pada seorang pun sebelumku, kemudian dikatakan: Hai Muhammad, angkatlah 
kepalamu, mintalah pasti kau diberi, berilah syafaat nicaya kau diizinkan untuk memberi 
syafaat. Maka aku mengangkat kepalaku, aku berkata: Wahai Rabb, ummatku, wahai Rabb, 
ummatku, wahai Rabb, ummatku. la berkata: Hai Muhammad, masukkan orang yang tidak 
dihisab dari ummatmu melalui pintu-pintu surga sebelah kanan dan mereka adalah sekutu 
semua manusia selain pintu-pintu itu." Setelah itu beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku 
berada ditanganNya, jarak antara dua daun pintu-pintu surga seperti jarak antara Makkah 
dan Himyar atau seperti jarak antara Makkah dan Bashrah." 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 56 


LA 9 


AN ai BA EA AR ANEH NASI PA, حَدَدْنِي‎ 
ج کان فر‎ AMS AAA AI AR سدم کا‎ ME Te NGE 
NA يَعْنِي‎ 56 TAMU 


4344. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Nashr Telah menceritakan kepada kami 
'Abdur Razzag dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dawud 'Alaihis Salam dimudahkan untuk 
membaca, dia pernah menyuruh orang untuk memasangkan pelana pada tunggangannya, 
dan dia membaca Al Our'an terlebih dahulu sebelum pelananya selesai dipasangkan pada 
tunggangannya." 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 57 
p NAD ne. واو‎ LAN ot و ر‎ eH اس ےا دم ےی‎ Z و‎ 27 Pan 
Pada حَد ئتاس فيان حَڏ ني‎ gd Sa JÊG حَدَدْنِي عَمَرُو‎ 
NG IKIH كه كر د‎ A? ANGE روو‎ KNA TANG LT 0 PN 0 57 
GENG اجنو‎ na aa Eoo Sesha 


aa Sana PANG 13 LEE GLEN era 35) 


4345. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin "Ali Telah menceritakan kepada kami Yahya 
Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari 
Ibrahim dari Abu Ma'mar dari 'Abdullah mengenai firman Allah: Orang-orang yang mereka 
seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka.., (Al Isra: 57). Abdullah 
berkata: Sebagian orang menyembah bangsa Jin. Lalu bangsa jin tersebut masuk Islam, 
sedangkan orang yang menyembahnya tetap pada keyakinan mereka. Al Asyaj 
menambahkan dari Sufyan dari Al A'masy yaitu firman Allah: Katakanlah: "Panggillah mereka 
yang kamu anggap (tuhan) selain Allah.., (Al Isra: 56). 


GE jaka aa عَنْسْعْبَدَعَنسْلَيْمَانَءَ‎ AN BNN AN 


A 


ce 


(hama gi ng Doang eh KEM goo SAN AÉ‏ قال كَانَنَاسُ من الْجنّ 
PAKAR e‏ 


4346. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid Telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Abu Ma'mar dari 
'Abdullah radliallahu "anhu mengenai firman Allah: Orang-orang yang mereka seru itu, 
mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka.., (Al Isra: 57). Abdullah berkata: 
'Sebagian kelompok dari bangsa Jin disembah manusia. Lalu bangsa jin tersebut masuk 
Islam." 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 60 


a esa NE AS BU HE‏ رضي اللا عَنَهُ [وَمَا 
bnar NN AN ye See Pa Ana NI AANG AJAH‏ 


A 


aki 


Ega Ana TANG I و‎ 
SAS [وَالشَّجَرَةٌالْمَلْعُومَة)‎ aab aa 


4347. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin "Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhu berkenaan dengan ayat 
..Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan 
sebagai ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang terkutuk dalam Al Our'an..., 
(Al Isra: 60) ia mengatakan: ia adalah mimpi yang diperlihatkan kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pada malam beliau dilsra-kan ke Baitul Magdis, dan pohon yang dilaknat di 
dalam al Our'an yaitu pohon Zaggum." 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 78 


23 DANN ANGE ذَاقِأَخْررَكَامَعَمَةٌ مَعْمَدٌ‎ ME EA BAE حَدَدْنِي‎ 


NA No Jai Lang ur, الي صل اله‎ ELAN BEA SAN 


AA 2 1 . Pa kang (a 56 A {æ کو - 2 ر رر رر 2ج‎ ANI 
Sera Er A ودر جو‎ a NS 
22 م حمر‎ 2 A panen و 2 دوو ر‎ 0 
كارَمَشهودًا‎ SAS AI) 


4348. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan kepada 
kami 'Abdur Razzaq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah 
dan Ibnu Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Keutamaan shalat berjama'ah dari shalat sendirian adalah dua puluh 
lima derajat, dan malaikat malam dan malaikat siang berkumpul ketika shalat subuh." lalu 
Abu Hurairah berkata: "jika kalian mau bacalah: "dan (dirikanlah pula shalat) subuh. 
Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (Al Isra: 78). 


Bab: (Bab) Surat Bani Israil ayat 79 


Kl Ge SA سن‎ 51 AA Sar اوي عن آكم بل قال‎ ASIN see) $í 
A IUA AERES AA AE SK ولإ‎ 
PASU KENA Esa 5634 MG ya . لل‎ Je AN ALUR, AS 


4349. Telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Aban Telah menceritakan kepada kami Abu 
Al Ahwash dari Adam bin 'Ali dia berkata: Aku mendengar Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma 
berkata: Sesungguhnya pada hari kiamat kelak manusia akan menjadi bangkai. Setiap umat 
akan mengikuti nabinya hingga mereka saling berkata: 'Ya Fulan, berilah aku syafa'at. ya 
fulan, berilah aku syafa'at." Sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam. Itulah hari ketika Allah membangkitkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada 
kedudukan yang terpuji. 


an بي رة‎ E TI SKA ش‎ Aa AA 


SA LA AB SANA a) E GL الا لاله صلی‎ 
NA HASAN ANANA BAE NARE E 


A p 


DAN ALASAN Salai Sa NASA;‏ عَرَكَمُحَلَت د 


tagar صل اله‎ ANE الڪ‎ EGA Sea 34 شَفَاعَتِي‎ 


4350. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyasy Telah menceritakan kepada kami 
Syu'aib bin Abu Hamzah dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin "Abdullah radliallahu 
'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang 
membaca ketika mendengar adzan; "ALLAHUMMA ROBA HADZIHID DA'WAATIT TAAMMAH 
WAS SHALATIL QOOIMAH ATI MUHAMMADANIL WASILATA WAL FADHIILAH WAB'ATSHU 
MAOOOMAM MAHMUDANIL LADZI WA'ADTAHU" (Ya Allah pemilik panggilan yang 
sempurna ini dan shalat yang didirikan berilah Muhammad wasilah dan keutamaan dan 
bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan padanya) melainkan 
ia akan mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat." Diriwayatkan oleh Hamzah bin Abdullah 
dari Bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 81 


A و و 5 و رو‎ A وم وام 0 7 ر ووم ا رو‎ Za 159. 4 2-A ES 
Ka, MUA عون‎ Bi رر ت رہ ارح‎ aa an ور وو‎ 
BU ستو رَو‎ LNG ra PANEN صل‎ LAN ES NGALA رَضِيَ‎ 
ا ر 3 £ اام ا رر‎ 1 PT ا‎ mn ana و‎ A P ae A AAN ل 1 ر‎ 
VGA كانَّرّهوقا)‎ IE LGS agak) yi بعو دق يدهو‎ Ulas Jaa 
A اه‎ 
مًايعيد‎ ab NGA) 


N 


Ne 


4351. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abu Najih dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari 'Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu dia 
berkata: Ketika Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam masuk Makkah, di sekeliling ka'bah 
terdapat tiga ratus enam puluh berhala, lalu Nabi memecahkannya dengan tongkat yang 
berada di tangannya seraya mengucapkan firman Allah: "Yang benar telah datang dan yang 
batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (Al Isra: 81). 
Kebenaran telah datang dan yang batil itu tidak akan memulai dan tidak (pula) akan 
mengulangi." 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 85 


4 


2 ?1 روء و Saga 259, karki Pa‏ 5 ود L LaLa‏ وو 


227 7 Te Ga DA pas 5. ر‎ 21-4% Ti 03 رر‎ rs KA 730 9 ا‎ 
y” 


ف 

A ENGET A ار و‎ NGE وار‎ za NA | مره‎ 3 AKI كرو‎ 

الو دفقال AH Pran‏ مُعَنَ الرّو ج فَقَالمَارَ 2 sa‏ قال a parani‏ 
A z -‏ و و و ا z2 F - 2 5 PE Ze BE‏ ب" اسن 

SE ia‏ هو eLa gan PAN be Ca er Se a a BE‏ يَرُدَعَلَيوِمَ 

A - . 


A 
<1 at 0 2,4 


2 ر‎ e م‎ ML NA SAR ا‎ P 
EoiN ie oN II BANI Ae Serani 


A‏ 2 وو سر 
Ak adhah Aia]‏ إلا قليلا 

4352. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan 
kepada kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata; Telah 
menceritakan kepadaku Ibrahim dari 'Algamah dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata; 
"ketika aku bersama nabi shallallahu 'alaihi wasallam disuatu ladang sementara beliau 
tengah bersandar, tiba-tiba beberapa orang Yahudi lewat, mereka saling berkata satu sama 
lain: "Tanyakan padanya tentang ruh sehingga ia kembali bertanya 'bagaimana pendapat 
kalian tentangnya! Namun sebagian mengatakan "Jangan sampai ia meminta kalian 
mendatangkan sesuatu yang kalian sen diri tidak menyukainya.' Mereka berkata, 
'Bertanyalah padanya." Kemudian sebagian dari mereka menghampiri beliau, lalu bertanya 
tentang roh'." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diam dan tidak menjawab apa pun. Aku tahu 
beliau tengah diberi wahyu. Aku berdiri dari tempatku. Saat wahyu turun, beliau bersabda: 
'Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: 'Roh itu termasuk urusan Tuhan- 

ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." (Al Israa': 85). 


Bab: [Bab] Surat Bani Israil ayat 110 


وام رام AN‏ 


ور A ana ERROR SN Anni‏ تدس 
رح م كك Ea aa BA YAAA yet Sl Bo LAS 5 Gen‏ 


MIWA 


kaé SA ga Gan 2433 Na kagak ea SAN A3 
سَبِيلًا‎ NGANG HN) Pa AA EBT EEE ENGGA AN 


4353. Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Husyaim Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma mengenai firman Allah: "dan janganlah kamu mengeraskan suaramu 
dalam shalatmu dan janganlah pula merendahkannya..., " (Al Israa: 110). Ibnu Abbas 
berkata; ayat ini turun ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sembunyi-sembunyi di 
Makkah. Beliau shallallahu 'alaihi wasallam bila mengimami shalat para sahabatnya, beliau 
mengeraskannya saat membaca al Qur'an. Tatkala orang-orang musyrik mendengarkan hal 
itu, mereka mencela al Qur'an, mencela yang menurunkannya dan yang membawakannya. 
Maka Allah Azza Wa Jalla berfirman kepada NabiNya: (Dan janganlah kamu mengeraskan 
suaramu dalam shalatmu) maksudnya adalah dalam bacaanmu sehingga orang-orang 
musyrik mendengarnya dan mereka mencela al Quran dan: Dan janganlah pula 
merendahkannya dari para sahabatmu sehingga mereka tidak dapat mendengarkan dan 
mengambil Al Qu'ran darimu dan: Maka carilah jalan tengah di antara kedua itu. 


r IM 


A 4 
° AKA 3 3 NEO 772 2% < ا و‎ F Sa 4 و م‎ SAR 3 
SA AN EGA حَدَدَنِي طلق بَنُعَنَإِم حَدَتْمَارَايِدَةَعَنَهِشَامعَنَأَبِيهعَنَعَابِشْهُرَضِيَ‎ 


و 
SAI‏ 


4354. Telah menceritakan kepadaku Thalg bin Ghannam Telah menceritakan kepada kami 
Zaidah dari Hisyam dari Bapaknya dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: "Ayat di atas 
turun berkenaan dengan do'a." 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 54 


SHALA 5‏ عبد e ÁE‏ عقو بُ بير اهِيَبّنِسَعْدِحَدَكََاأَيِعَنصَالِحعَنَ Ba‏ 


- 
pa 


7 MEN BAYI Fera خسن ان‎ ENE AH | 


bangau bg aa PERASAAN AAA 
Sg GAN اهو‎ 33 EN ya ره‎ Sean ls PARA 


NA SANG 65) ENG NGE ANISA كا( هو اهر ي‎ j 


P 
Pa 


Ka Saji مَصَدَرُ‎ KAIN ADI bag a SN IA 
KANGA NANA JP AJ BEN ES SEAT واحدو هى‎ 


4355. Telah menceritakan kepada kami "Ali bin “Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'ad Telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Shalih dari Ibnu 
Syihab dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku 'Ali bin Husain bahwa Hushain bin 'Ali 
mengabarkan kepadanya dari 'Ali radliallahu "anhu bahwa suatu ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah mendatangi dia dan Fatimah lalu beliau bertanya: "Tidakkah kalian 
shalat (malam)?" makna RAJMAN BIL GHAIB, (Al Kahfi: 22) yaitu: belum nampak. FURUTHAA, 
artinya: Nadaman (penyesalan). SURADIOUHA, artinya: seperti tenda dan kamar yang di 
kelilingi paviliyun.' YUHAWIRU, berasal dari kata Muhawarah. LAKINNA HUWALLAH, 
maksudnya: Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku. -dengan membuang alif dan 
menggabungkan dua nun.- 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 60 


2ع و دم ر 23 


YENG mai في سَعِيد بنجب‎ ANG sa MA ANA MIA AAN ANA 


ga ga PR ai la PAN Ti a‏ صَاحِبَ بني Je ga)‏ قَقَالَ 
San BLS MEA‏ اران كنس آنه ga sale ASK‏ ول 
كَامحَطِيبًافَِنِيإِسَرَ SISA TAN Bel Se a ffá Ja‏ 
KANTA Sei‏ يارب فكي ي AA En‏ 
LI SE AI Sue PE B3 bsa EN AS‏ مَعَهُ pa‏ 
E E 0‏ ا و ا و ASN NE a NG Na‏ 
Ng NGANG (Ga PA) Aki‏ ت جر a‏ 5 
BA EL AN saga Kail A KI NE ga BELI‏ 


ME yi 


PELAN ga PIP BII Si Ir 


r 


5007 


LA 


SA قن سيت‎ PSR AH ريت‎ ISAT ar ANGKA ae 
یرونم رهه‎ Maap n Toe 2 و‎ 
PAN ag 
Kea a pakah) Pe ET 


N 


AA 0 


Uje an 31 emas, و د‎ 


T 


ARYA leleine ES AA ta NGATI; ao ا‎ 


BE ASIN Ae á ai PASANG Pia) ga ga TN 
Ssa AS Jala قَانَطَلَقَايَمَشِيَازِعَلَ‎ )١ A A A 
Niki aa NING UBI AA LA gd عرفو‎ pani أن‎ Aka 
SEE KB MR AN ma ate Pak 
Ek... 9 beta 2 oa PEE 
گا‎ sga ESA AIN iba 
AIi PNG kalo ر قوع عل‎ iat aat اال‎ 
RAES jé Pesan SN nan الْحَضِْمَاعِلْميوَ‎ 


z Z 
- PE AE A 


AEN MN ALE بَصَر الَحَضر‎ a Jala es 


06 


يي 


Pen 2 م‎ PWA ره‎ 22 Z و 5 عر 7 ر م‎ EN AA 
ag JB SI aim HI بعر َف‎ KENA AAN بِيَدِهِقَاقَتَلْعَهُبِيَدٍ فقتل قال لمو سی‎ 


Fs AO ARA Í 1 ين موا قال دعوو اكد الاو‎ MJ 


DL ور‎ > 


My aa I ALS AE JA ALA arab 
EIE PARECE SIS Jala NG ) Gg جَدَافيهاجِدَارًا بريد أن‎ a pa 
JAS SN RJ SAN DAA يُطْعِمُوكاوَلَمْ‎ ASI 


>: A 2 
Pd NE A 


AERA a zu. ولا‎ sI Awaké as 0 PENE 


A 5. pad 


SUARA أو‎ A ر فَكانَابَنُ‎ KE هما قال سعید‎ AA EA Jas SR PKS 
Ka PA AS او‎ SEA Sea لذ كل وفك‎ 


4356. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Dinar dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku 
Sa'id bin Jubair dia berkata: "Saya berkata kepada Ibnu Abbas bahwasanya Nauf Al Bikali 
menganggap bahwa Musa 'Alaihis Salam yang berada di tengah kaum Bani Israil bukanlah 
Musa yang menyertai Nabi Khidhir." Ibnu Abbas berkata: 'Berdustalah musuh Allah. Telah 
menceritakan kepadaku Ubay bin Ka'ab bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Suatu ketika Nabi Musa 'Alaihis Salam berdiri untuk berpidato di 
hadapan kaum Bani israil.' Setelah itu, seseorang bertanya kepadanya, 'Hai Musa, siapakah 
orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini? ' Nabi Musa menjawab: "Akulah orang 
yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini.' Oleh karena itu, Allah sangat mencela Musa 


N 


AÉ 


'Alaihis Salam. Karena ia tidak menyadari bahwa ilmu yang diperolehnya itu adalah 
pemberian Allah. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, 'Hai Musa, sesungguhnya ada 
seorang hamba-Ku yang lebih banyak ilmunya dan lebih pandai darimu dan ia sekarang 
berada di pertemuan dua lautan.' Nabi Musa 'Alaihis Salam bertanya: 'Ya Tuhan, bagaimana 
caranya saya dapat bertemu dengan hambaMu itu? ' Dijawab, 'Bawalah seekor ikan di dalam 
keranjang dari daun kurma. Manakala ikan tersebut lompat, maka di situlah hambaKu 
berada." Kemudian Musa pun berangkat ke tempat itu dengan ditemani seorang muridnya 
yang bernama Yusya' bin Nun. Nabi Musa sendiri membawa seekor ikan di dalam keranjang 
yang terbuat dari daun kurma. Keduanya berjalan kaki menuju tempat tersebut. Ketika 
keduanya sampai di sebuah batu besar, maka keduanya pun tertidur lelap. Tiba-tiba ikan 
yang berada di dalam keranjang tersebut berguncang keluar, lalu masuk ke dalam air laut. 
lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu, (Al Kahfi: 61). 'Allah telah menahan 
air yang dilalui ikan tersebut, hingga menjadi terowongan. Akhirnya mereka berdua 
melanjutkan perjalanannya siang dan malam. Rupanya murid Nabi Musa lupa untuk 
memberitahukannya. Pada pagi harinya, Nabi Musa berkata kepada muridnya: 'Bawalah 
makanan kita kemari! Sesungguhnya kita merasa letih karena perjalanan kita ini." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Belum berapa jauh Musa melewati tempat yang 
diperintahkan untuk mencarinya, muridnya berkata, "Tahukah Anda tatkala kita mencari 
tempat berlindung di batu besar tadi, maka sesungguhnya saya lupa menceritakan tentang 
ikan itu dan tidak ada yang membuat saya lupa untuk menceritakannya kecuali syetan, 
sedangkan ikan tersebut mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali." Musa 
berkata; "Itulah tempat yang sedang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jalan 
mereka semula. 'Kemudian keduanya menelusuri jejak mereka semula." Setelah keduanya 
tiba di batu besar tadi, maka mereka melihat seorang laki-laki yang sedang tertidur 
berselimutkan kain. Lalu Nabi Musa 'Alaihis Salam mengucapkan salam kepadanya. Nabi 
Khidhir bertanya kepada Musa; 'Dan dari manakah salam di negerimu? ' Musa berkata, "Saya 
adalah Musa." Nabi Khidhir bertanya: 'Musa Bani Israil." Nabi Musa menjawab: 'Ya.' Musa 
berkata kepada Khidhir: Aku mendatangimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang 
benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? ' Nabi Khidhir menjawab: 
'Sesungguhnya sekali-kali kamu tidak akan sanggup dan sabar bersamaku. Bagaimana kamu 
bisa sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal 
itu? ' Musa berkata, 'Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar dan aku 
pun tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun." Khidhir menjawab: Vika kamu tetap 
mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan sesuatu hingga aku sendiri yang akan 
menerangkannya kepadamu." Musa menjawab, 'Baiklah.' Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: 'Kemudian Musa dan Khidhir berjalan menyusuri pantai. Tak lama 
kemudian ada sebuah perahu yang lewat. Lalu keduanya meminta tumpangan perahu. 
Ternyata orang-orang perahu itu mengenal baik Nabi Khidhir, hingga akhirnya mereka 
mengangkut keduanya tanpa meminta upah.' Lalu Nabi Khidhir mendekat ke salah satu 
papan di bagian perahu itu dan setelah itu mencabutnya. Melihat hal itu, Musa menegur dan 
memarahinya; 'Mereka ini adalah orang-orang yang mengangkut kita tanpa meminta upah, 
tetapi mengapa kamu malah melubangi perahu mereka untuk kamu tenggelamkan 
penumpangnya? ' Khidhir menjawab: 'Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwasanya 
kamu sekali-kali tidak akan sabar ikut bersamaku.' Musa berkata sambil merayu: 'Janganlah 
kamu menghukumku karena kealpaanku dan janganlah kamu membebaniku dengan suatu 
kesulitan dalam urusanku.' Tak lama kemudian, keduanya pun turun dari perahu tersebut. 
Ketika keduanya sedang berjalan-jalan di tepi pantai, tiba-tiba ada seorang anak kecil yang 
sedang bermain dengan teman-temannya yang lain. Kemudian, Nabi Khidhir segera 


memegang dan membekuk kepala anak kecil itu dengan tangannya hingga menemui ajalnya. 
Dengan gusarnya Nabi Musa berupaya menghardik Nabi Khidhir: "Mengapa kamu bunuh jiwa 
yang tak berdosa, sedangkan anak kecil itu belum pernah membunuh? Sungguh kamu telah 
melakukan perbuatan yang munkar? ' Khidhir berkata; 'Bukankah sudah aku katakan 
bahwasanya kamu tidak akan mampu untuk bersabar dalam mengikutiku. Dan ini melebihi 
dari yang sebelumnya.' Musa berkata: Vika aku bertanya kepadamu tenteng sesuatu setelah 
ini, maka janganlah kamu perbolehkan aku untuk menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah 
cukup memberikan uzur (maaf) kepadaku.' Selanjutnya Nabi Musa dan Khidhir melanjutkan 
perjalanannya. Ketika kami berdua tiba di suatu negeri, maka keduanya pun meminta 
jamuan dari penduduk negeri tersebut, tapi sayangnya mereka enggan menjamu keduanya. 
Lalu keduanya mendapatkan sebuah dinding rumah yang hampir roboh dan Nabi Khidhir pun 
langsung menegakkannya (memperbaikinya). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 'Dinding itu miring (sambil memberi isyarat dengan tangannya) lalu ditegakkan 
oleh Khidhir.' Musa berkata kepada Khidhir, 'Kamu telah mengetahui bahwa para penduduk 
negeri yang kita datangi ini enggan menyambut dan menjamu kita. Kalau kamu mau, 
sebaiknya kamu minta upah dari hasil perbaikan dinding rumah tersebut. Akhirnya Khidhir 
berkata: 'Inilah perpisahan antara aku dan kamu. Aku akan beritahukan kepadamu tentang 
rahasia segala perbuatan yang kamu tidak sabar padanya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata: Sebenarnya aku lebih senang jika Musa dapat sedikit bersabar, hingga 
kisah Musa dan Khidhir bisa diceritakan kepada kita dengan lebih panjang lagi. Sa'id bin 
Zubair berkata: "Ibnu Abbas membacakan ayat Al Qur'an yang artinya: 'Di depan mereka ada 
seorang penguasa yang merampas setiap perahu yang bagus. Ibnu Abbas juga membacakan 
ayat Al Our'an yang artinya: 'Anak kecil yang dibunuh Nabi Khidhir itu adalah kafir sedangkan 
kedua orang tuanya mukmin." 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 61 


a ROA BIS AN PISA خب اھ ام بن یو‎ ga بر اهم مو‎ SS 


7,45 NET PAN HE ga GBI عَنْسَمِيدِ بن جب يز‎ Ma 3 AE 


SAWA plan MEI KAPAN PEAN AAK لال اليد‎ Kn dan 


A 


A ANG Jul al ي‎ BAN sa KAS ý =Í 


ra A 2 


Kena 231 nE RUE NJE ITB ET AN PSI 
J3 


يي 


وسلج مو ENE Asa‏ قال 5 گر SARAAN KASI‏ 
ره اط 0 5 


NG) d dj aké ري عدب‎ aa a GAK NG جل‎ AS 556 
رقا عتم‎ stan, SAN PN Ned AV IS 


SE EP en ERER Vsi pd Ez JB 
4 2 ور‎ 7 


JA BAK Na ayang بِحَيتْ قك الحو‎ ga 253 BINA 


P 2 کو ھر ۰ )ا ر‎ AS 222 مه 4 دراج‎ << 
سوير قال تاهوف ِل صخرو کان‎ be يوت شع بن‎ GI ga 38515 6 SE 
SG SAN gas BILANG حَتّى‎ saka ISIS ابم‎ AL PIA 
US ES ITS Sein SNI SAI 
Toni ر‎ ATA دم و ا سا‎ MAA ر رر‎ Da Bats 
BEJ ANE áa NN ega sa KAU AA 
Brg 21 WEE ITE AA PE RA سميد ا‎ ARENA 66 AN 


Nabi ala esi Jas بو قد‎ Pa AK Asa FIS EA grad ki 


LAI Pn en ME SAK كيمو‎ Kandas 
- L ARAA 5005 LA ? ANG AÉ AlI NG 3 ا‎ Ip “NG 
NG IG ِي مِمَّاعْلَمْتَرَ‎ BEE NGU IE SL Ja ga) sa sad 

SENTUL III AEI PETA: ASAP ASI 


PDA 2 2 


ira SI Peni اا‎ 5363 AB yan Pekan LAS GAES 
Dp ALA PP Ne LA... NN AP La ر‎ a Zo 4 PN ارا‎ 
(JT احمل‎ line pa MALAS امفيكو‎ GUS GI SS AL بِمِنْتَارِوِمِنَ‎ Ae la BSA 


NGING حَضر‎ dn SAN اعدا‎ GG عرفو‎ AS PI 
INA NTB و اقا لمو سى‎ GAS HAH 


Ba BANI ES (aa ngak AN JANJI Kari 
Jas NGA ANE Nai 6 Ata ga AAK SNG) NA 4 
KACA Nada AU P3 SENG SAN Sa 


LA 


NGA مُسَلِمَهَ‎ (RSU ES GUN عباس قر‎ AG Seto KE abs Ba WA 


Jpn SALES‏ كلمب يبي دوكس 


Zi 


قال ق NGING Nagan AA net‏ و ae aké SENG‏ قال سد اجا 
pada sasa ah‏ عم BERAU.‏ عم IN Pe‏ 


an eat Se AA حون نشو‎ A SENI بدو‎ 
Baa وى م‎ AA AT 5 
E EN gas Her gahol صَلحوهًا‎ 


2 2 A 5 PA 


GSA ag Pe o biai 63 KA 


4 Z 

TS 
4357. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij Telah mengabarkan kepada mereka, dia berkata; Telah 
mengabarkan kepadaku Ya'la bin Muslim dan 'Amru bin Dinar dari Sa'id bin Jubair salah satu 
dari mereka menambahkan yang lainnya, aku mendengarnya bercerita dari Sa'id bin Jubair 
dia berkata: sesungguhnya pada suatu saat aku berada di sisi Ibnu 'Abbas di rumahnya. Lalu 
ia berkata: 'Bertanyalah kepadaku, maka aku berkata: Wahai Ibnu 'Abbas semoga Allah 
menjadikanku sebagai tebusanmu, sungguh di Kufah ada seseorang yang bercerita, ia biasa 
di panggil Nauf, ia menganggap bahwa Musa 'Alaihis Salam yang berada di tengah kaum Bani 
Israil bukanlah Musa yang menyertai Nabi Khidhir." Sedangkan Amru berkata kepadaku: Ibnu 
Abbas berkata: Berdustalah musuh Allah. sedangkan Ya'la berkata kepadaku, bahwa Ibnu 
Abbas berkata: Telah menceritakan kepadaku Ubay bin Ka'ab, ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Musa adalah Utusan Allah, suatu ketika Nabi Musa 
'Alaihis Salam berdiri untuk berpidato mengingatkan kaum Bani israil, hingga semua mata 
mencucurkan airnya dan semua hati pun merasa terharu. Setelah itu, seseorang bertanya 
kepadanya: “Wahai utusan Allah, Apakah dibumi ini ada orang lain yang lebih berilmu 
darimu?” Nabi Musa menjawab, “Tidak ada”. Oleh karena itu, Allah sangat mencela Musa 
'Alaihis Salam. Karena ia tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah. Lantas ada suara 
"Bahkan ada". Musa bertanya "Wahai Rabb-ku dimana orang itu?" "Ia berada di pertemuan 
dua lautan.' Nabi Musa 'Alaihis Salam bertanya: 'Ya Rabb-ku, berikan aku tanda-tanda agar 
dapat mengenalinya?'. Amru berkata kepadaku: “Allah berfirman: 'di tempat seekor ikan 
memisahkan diri darimu.” Sedangkan Ya'la berkata kepadaku, “Allah berfirman: "Ambillah 
Nun yang sudah mati hingga ditiupkan ruh padanya'. Maka musa mengambilnya dan 
menempatkannya di dalam keranjang, kemudian dia berkata kepada pembantunya, aku 
tidak membebanimu kecuali engkau memberitahukan kepadaku tempat ikan tersebut 
memisahkan diri darimu. Maka pembantunya menjawab: “Engkau tidak membebaniku 
dengan sesuatu yang berat”. Yang demikian itu adalah firman Azza wajalla: “Dan ketika Musa 
berkata kepada pembantunya”. Yaitu Yusa bin Nun. Sedangkan riwayat selain dari Sa'id 
menerangkan: Ketika mereka berada di bayang-bayang batu besar di tempat yang airnya 
mengalir, pada saat itu ikan yang ada di dalam keranjang melompat-lompat, sedang Musa 
tertidur. Maka pembantunya berkata: “Aku tidak akan membangunkannya sampai ia bangun 
sendiri”, tetapi pembantunya rupanya lupa untuk memberitahukan kepada Musa sehingga 
ikan itu melompat-lompat hingga keluar dari keranjang dan terjebur ke laut. Tapi Allah 
subhanahu wa ta'ala menahan laju air laut itu, sehingga bekas laju ikan tersebut terbentuk. 
Sedangkan menurut 'Amru dengan redaksi: “Seakan-akan bekasnya itu di atas batu”, 
kemudian dia melingkarkan dua ibu jarinya dan dua jari lainnya (hingga membentuk seperti 
lubang). Firman Allah subhanahu wata'ala: “(Musa berkata) Sesungguhnya kita sudah letih 
karena perjalanan kita ini”. Pembantunya berkata: “Allah subhanahu wata'ala telah 
menghilangkan kelelahan darimu. Dan redaksi ini bukan dari riwayat Sa'id. Kemudian mereka 
berdua kembali dan mereka menemukan Khidir. Utsman bin Abi Sulaiman berkata kepadaku: 
“Di atas permadani hijau di tengah-tengah laut”. Sedang Sa'id bin Jubair menerangkan: 
“Berselimutkan baju yang salah satu ujung bajunya diletakkan di bawah kedua kakinya, dan 
ujung lainnya di bawah kepalanya. Maka Musa mengucapkan salam kepadanya dan Khidir 


menyingkap wajahnya dan menjawab: “Apakah di bumiku keselamatan? Siapa anda?” Musa 
menjawab: “Saya Musa”, Khidir bertanya: “Musa bani Isra'il?” Nabi Musa menjawab: 'Ya.' 
Khidir bertanya lagi: “Apa keperluanmu?” Musa menjawab: “Aku mendatangimu agar 
engkau mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang diajarkan kepadamu.” Khidir berkata: 
“Apakah tidak cukup dengan Taurat di tanganmu? Dan wahyu pun turun kepadamu wahai 
Musa. Sesungguhnya aku memiliki ilmu yang tidak layak bagimu untuk mengetahuinya, dan 
kamupun memiliki ilmu yang tidak layak bagiku untuk mengetahuinya”. Tiba-tiba seekor 
burung menukik dengan paruhnya mengambil setetes air di tengah laut. Khidir melanjutkan: 
“Demi Allah ilmumu dan ilmuku tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah subhanahu wata'ala 
kecuali seperti burung ini yang menukik dengan paruhnya mengambil setetes air di tengah 
laut. Sehingga ketika mereka menaiki perahu mereka berdua menemukan kapal kecil yang 
mengantarkan penduduk yang berada di tepi pantai ini menuju ke tepi pantai lainnya, dan 
rupanya mereka mengenali Khidir maka mereka berkata: “Hamba Allah yang shaleh”. Ya'la 
berkata: Kami bertanya kepada Sa'id; “Khidir?” ia menjawab: “Ya”. Maka mereka berkata 
kami membawanya dengan tidak mengambil upah. Tetapi Khidir membakarnya dan 
melubanginya, maka Musa bertanya kepadanya, “kepana kamu membakarnya untuk 
menenggelamkan penumpangnya. Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang sangat 
berbahaya.” Mujahid menerangkan: Mungkar. Allah berfirman: “bukankah aku telah berkata 
kepadamu: bahwasanya kamu tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku?” ini 
merupakan kejadian pertama tentang lupanya Musa terhadap perjanjian awwalnya, sedang 
yang pertengahan adalah syarat, sedang yang ketiga adalah kesengajaan. Allah berfirman: 
“Musa berkata: “ janganlah kamu menghukumku karena kelupaanku, dan janganlah kamu 
membebani aku dengan kesuslitan dalam urursanku.” Kemudian mereka berjumpa dengan 
seorang anak kecil, maka Khidir membunuhnya. Ya'la berkata; menurut fersi Sa'id, dengan 
redaksi: anak-anak kecil yang sedang bermain, kemudian Khidir mengambil seorang anak 
kecil yang kafir, kemudian dia membaringkannya dan menyembelihnya dengan pisau. Allah 
berfirman: “maka (Musa) berkata: apakah kamu membunuh jiwa yang suci (padahal dia) 
tidak (membunuh) jiwa.” Jiwa itu tidak melakukan perbuatan keji. Ibnu Abbas membacanya 
dengan lafazh: “Zakiyyatan” sedang dalam Mushhaf tertulis “Zaakiyatan” yang suci lagi 
muslim, sebagaimana perkataanmu: ghulaaman zakiyyan. Kemudian keduanya bergegas 
pergi, (di tengah perjalanan mereka) menemukan tembok yang hendak roboh, maka Khidir 
menegakkannya kembali. Menurut riwayat Sa'id dengan redaksi: dengan tangannya, seperti 
ini. Dia mengangkat tangannya dan meluruskannya. Ya'la berkata: aku mengira Sa'id berkata: 
maka dia mengusapnya dengan tangannya, sehingga menjadi tegak berdiri. Allah berfirman: 
“(musa berkata:) sekiranya kamu mau, maka kamu dapat menambil upah dari itu.” Sa'id 
menjelaskan: “upah yang dapat kita makan.” Allah berfirman: “dan di belakang mereka” dan 
di hadapan mereka. Sedang Ibnu Abbas membacanya dengan lafazh: amamahum malikun. 
Para perawi selain Sa'id menjelaskan, bahwa (raja tersebut) adalah Hudad bin Budad, sedang 
anak kecil yang di bunuh namanya Jaisur. Allah berfirman: “seorang raja yang merampas 
setiap perahu secara paksa.” Maka aku ingin jika perahu ini melewatinya, raja tersebut 
meninggalkannya karena terdapat cacat di perahu tersebut. Maka apabila mereka dapat 
melewatinya mereka dapat membenahinya dan dapat memanfa'atkannya kembali. Dan 
diantara mereka ada yang berkata, tutuplah denan botol, dan diantara mereka ada yang 
berkata, tutuplah dengan al Qaar. Allah berfirman: “dan kedua orang tuanya adalah mu min” 
sedang anaknya kafir, Allah berfirman ” maka kami khawatir dia akan memaksa kedua orang 
tuanya untuk berbuat kesesatan dan kekafiran.” Kecintaan kepadanya akan mendorong 
keduanya untuk mengikuti anak tersebut dalam agamanya. Allah berfirman: “maka kami 
ingin Rabb orang tuanya menggantikan anak tersebut dengan yang lebih baik dan lebih suci” 


untuk jawaban pertanyaan Musa: “apakah kamu membunuh jiwa yang suci?” “dan lebih 
dalam kasih sayang” keduanya kepada anaknya lebih sayang dari keduanya terhadap yang 
pertama yang telah di bunuh oleh Khidir.” Sedang selain Sa'id mengira bahwa keduanya di 
berikan ganti dengan seorang anak perempuan. Sedangkan Daud bin Abi 'Ashim berkata: 
dari beberapa orang berpendapat bahwasa (penggantinya) adalah seorang anak perempuan. 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 62 
شید نن جر قال‎ AA PAS Isa Alt 


LA 


PES NG pad بِمُومَى‎ Ja ga) سى بني‎ ANE NG SISI 


DAUN era MIA AN PE LANSIA‏ مُومَى حَطِيبافبَنِي إِسَرَايِيلَ قَقِيلٌ 
Khele iai EN IN Aa BE ASTRA MANGA‏ 
ati 2 2‏ 7 ا عرو لاس حم م TAS 57 ataa? Lan MA G‏ 
Si‏ مِنَكَقَالَأْيّرَتٍ كيف السبيلٳليه قال تاذ ځو Mar Ja‏ 


AANS haa o USA ج مو سى و‎ ISS الخو‎ 
PARA SERA Ai َتَرَلَاعِنَدَهَاقَالَقَوَصَعَ مُومَى‎ 
NG NADA ata ت‎ PIA Mean مويب‎ TAI 2 
AI EK Í 6AE CTA JÉ ga ga BEAN» سين قعل فيغر‎ 5 

Las 3 SANGE No ىنون‎ AGa جاو مات‎ ARA, 


PA 


KIS PI JK ANG Pa fua ÉT Bolak IG US AI 
SIB gan dab EATA Ikan وَلِنْحُوتِسَرَيَاقا‎ 
Ca SIN SMA IRIS SE PI NEMEN ERA AN a 
PARAH عمك اه‎ AN Ale ira le JÊNG) يامو سی‎ na NANG LIA 

KAN NG KA E SANI ك‎ 
KESAN فَحَمَلُو‎ add SS Ja السا‎ JE aa ALS S3 
PIGNE Pe SAMA 
3 a Nan ويي‎ BNI 


TA 


PS TA Da KU at nan z? 2 e 24 La PEA PEEN AE < 


Z 


2 Z HA Pd ya 2 DA 
57 A Ža, EE 5 27 2 47 اه‎ 27 Zia L AIARA AA Gas 3 و‎ < Tet. PING 


9 
A 


ia Agali Sh es 
HU galah S6 gan ASAS NAME همو‎ JÊG Kong JUS Es 
Ma Teja ROE AANA 
AE Éa aga ak AB Ann و ددا ومو‎ ba AA 


ah” 


— ع ?و رص‎ Ji an pary IAA ا ر ٤ر ار کور ر2‎ A عا‎ 2 
AESi at Ia ك‎ EGA PAN 51 is AE 


4358. Telah menceritakan kepadaku Outaibah bin Sa'id dia berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru bin Dinar dari Sa'id bin Jubair dia berkata, "Saya 
telah berkata kepada Ibnu Abbas bahwasanya Nauf Al Bikali mengatakan bahwa Musa 
'Alaihis Salam yang berada di tengah kaum Bani Israil bukanlah Musa yang menyertai Nabi 
Khidhir." Ibnu Abbas berkata, 'Berdustalah musuh Allah. Telah menceritakan kepada kami 
Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Suatu ketika Nabi Musa 
'Alaihis Salam berdiri untuk berpidato di hadapan kaum Bani israil.' Setalah itu, seseorang 
bertanya kepadanya, 'Hai Musa, siapakah orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi 
ini? ' Nabi Musa menjawab; "Akulah orang yang paling banyak ilmunya di muka bumi ini." 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berkata: Oleh karena itu, Allah sangat mencela Musa 
'Alaihis Salam. Karena ia tidak menyadari bahwa ilmu yang diperolehnya itu adalah 
pemberian Allah. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, 'Hai Musa, sesungguhnya ada 
seorang hamba-Ku yang lebih banyak ilmunya dan lebih pandai darimu dan ia sekarang 
berada di pertemuan dua lautan.' Nabi Musa 'Alaihis Salam bertanya, 'Ya Tuhan, bagaimana 
caranya saya dapat bertemu dengan hambaMu itu? ' Dijawab; 'bawalah seekor ikan di dalam 
keranjang dari daun kurma. Manakala ikan tersebut lompat, maka di situlah hambaKu 
berada." Kemudian Musa pun berangkat ke tempat itu dengan ditemani seorang muridnya 
yang bernama Yusya' bin Nun. Nabi Musa sendiri membawa seekor ikan di dalam keranjang 
yang terbuat dari daun kurma. Keduanya berjalan kaki menuju tempat tersebut. Ketika 
keduanya sampai di sebuah batu besar, maka keduanya pun tertidur lelap. Sufyan berkata 
pada hadits selain hadits Amru, dia berkata, Tiba-tiba ikan yang berada di dalam keranjang 
tersebut berguncang keluar, lalu masuk ke dalam air laut. Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam berkata: 'Allah telah menahan air yang dilalui ikan tersebut, hingga menjadi 
terowongan. Ikan itu menempuh jalannya di lautan, sementara Musa dan muridnya kagum 
melihat pemandangan yang unik itu. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanannya 
siang dan malam. Rupanya murid Nabi Musa lupa untuk memberitahukannya. Pada pagi 
harinya, Nabi Musa berkata kepada muridnya: 'Bawalah makanan kita kemari! 
Sesungguhnya kita merasa letih karena perjalanan kita ini." Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam berkata: 'Belum berapa jauh Musa melewati tempat yang diperintahkan untuk 
mencarinya, muridnya berkata: "Tahukah Anda tatkala kita mencari tempat berlindung di 
batu besar tadi, maka sesungguhnya saya lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak ada 
yang membuat saya lupa untuk menceritakannya kecuali syetan, sedangkan ikan tersebut 
mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali.' Musa berkata: "Itulah tempat 


yang sedang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jalan mereka semula. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Kemudian keduanya menelusuri jejak mereka semula." 
Setelah keduanya tiba di batu besar tadi, maka mereka melihat seorang laki-laki yang sedang 
tertidur berselimutkan kain. Lalu Nabi Musa 'Alaihis Salam mengucapkan salam kepadanya. 
Nabi Khidhir bertanya kepada Musa; 'Dari manakah salam di negerimu? ' Musa berkata, 
'Saya adalah Musa." Nabi Khidhir terperanjat dan bertanya: 'Musa Bani Israil.' Nabi Musa 
menjawab, 'Ya.' Nabi Khidhir berkata kepada Musa, 'Sesungguhnya kamu mendapatkan 
sebagian ilmu Allah yang diajarkanNya kepadamu yang tidak aku ketahui dan aku 
mendapatkan sebagian ilmu Allah yang diajarkanNya kepadaku yang kamu tidak ketahui." 
Musa berkata kepada Khidhir, 'Bolehkah aku mengikutimu agar kamu dapat mengajarkan 
kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? ' Nabi Khidhir 
menjawab, 'Sesungguhnya sekali-kali kamu tidak akan sanggup dan sabar bersamaku. 
Bagaimana kamu bisa sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang 
cukup tentang hal itu? ' Musa berkata, 'Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang 
yang sabar dan aku pun tidak akan menentangmu dalam suatu urusan pun.' Khidhir 
menjawab: "Jika kamu tetap mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan sesuatu hingga 
aku sendiri yang akan menerangkannya kepadamu.' Musa menjawab: 'Baiklah.' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Kemudian Musa dan Khidhir berjalan menusuri pantai. 
Tak lama kemudian ada sebuah perahu yang lewat. Lalu keduanya meminta tumpangan 
perahu. Ternyata orang-orang perahu itu mengenal baik Nabi Khidhir, hingga akhirnya 
mereka mengangkut keduanya tanpa meminta upah.' Lalu Nabi Khidhir mendekat ke salah 
satu papan di bagian perahu itu dan setelah itu mencabutnya. Melihat hal itu, Musa 
menegur dan memarahinya; 'Mereka ini adalah orang-orang yang mengangkut kita tanpa 
meminta upah, tetapi mengapa kamu malah melubangi perahu mereka untuk kamu 
tenggelamkan penumpangnya? ' Khidhir menjawab, 'Bukankah telah aku katakan kepadamu 
bahwasanya kamu sekali-kali tidak akan sabar ikut bersamaku.' Musa berkata sambil 
merayu: 'Janganlah kamu menghukumku karena kealpaanku dan janganlah kamu 
membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku.' Tak lama kemudian, keduanya pun 
turun dari perahu tersebut. Ketika keduanya sedang berjalan-jalan di tepi pantai, tiba-tiba 
ada seorang anak kecil yang sedang bermain dengan teman-temannya yang lain. Kemudian, 
Nabi Khidhir segera memegang dan membekuk kepala anak kecil itu dengan tangannya 
hingga menemui ajalnya. Dengan gusarnya Nabi Musa berupaya menghardik Nabi Khidhir: 
'Mengapa kamu bunuh jiwa yang tak berdosa, sedangkan anak kecil itu belum pernah 
membunuh? Sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang munkar? ' Khidhir berkata: 
'Bukankah sudah aku katakan bahwasanya kamu tidak akan mampu untuk bersabar dalam 
mengikutiku. Dan ini melebihi dari yang sebelumnya.' Musa berkata: Jika aku bertanya 
kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah kamu perbolehkan aku untuk 
menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur (maaf) kepadaku.' 
Selanjutnya Nabi Musa dan Khidhir melanjutkan perjalanannya. Ketika kami berdua tiba di 
suatu negeri, maka keduanya pun meminta jamuan dari penduduk negeri tersebut, tapi 
sayangnya mereka enggan menjamu keduanya. Lalu keduanya mendapatkan sebuah dinding 
rumah yang hampir roboh dan Nabi Khidhir pun langsung menegakkannya 
(memperbaikinya). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Dinding itu miring 
(sambil memberi isyarat dengan tangannya) lalu ditegakkan oleh Khidhir.' Musa berkata 
kepada Khidhir, 'Kamu telah mengetahui bahwa para penduduk negeri yang kita datangi ini 
enggan menyambut dan menjamu kita. Kalau kamu mau, sebaiknya kamu minta upah dari 
hasil perbaikan dinding rumah tersebut. Akhirnya Khidhir berkata: "Inilah perpisahan antara 
aku dan kamu. Aku akan beritahukan kepadamu tentang rahasia segala perbuatan yang 


kamu tidak sabar terhadapnya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "semoga 
Allah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada Nabi Musa 'Alaihis Salam. Sebenarnya aku 
lebih senang jika Musa dapat sedikit bersabar, hingga kisah Musa dan Khidhir bisa 
diceritakan kepada kita dengan lebih panjang lagi. Ubay bin Ka'ab berkata, 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Penyebab perpisahan tersebut adalah karena Musa 
alpa.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 'Tak lama kemudian, datanglah burung 
kecil tersebut mematuk air laut dengan paruhnya. Lalu Khidhir berkata kepada Musa, 
'Sesungguhnya ilmuku dan ilmumu dan ilmu yang kita peroleh dari Allah itu hanyalah seperti 
seteguk air laut yang diperoleh burung kecil itu di antara hamparan lautan ilmu yang dimiliki 
Allah." Sa'id bin Zubair berkata: 'lbnu Abbas membacakan ayat Al Qur'an yang artinya, 'Di 
depan mereka ada seorang penguasa yang merampas setiap perahu yang bagus. Dan 
adapun 'Anak kecil yang dibunuh Nabi Khidhir itu adalah kafir.' 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 103 


وام ىر 


A 7 3g 76 00 pa 
AN BA AN EU MPN اي‎ BILA AA TZ A NANG 
Maa yi و ب مر‎ AE عن‎ NASI BAE AAA AS محمد بن شار‎ SS 


2 - 


CHA قال لا هاليو دو‎ ANA بِالْأَخْسَرِينَأَعْمَالَا)‎ ES JA IE 
A E EA a ص‎ niz, 9 رص ب 2 ر ور‎ 2 
بِالْجََدَوَكَالوالاطْعَامَفِيهَاوَلا‎ AS LAN gka AAN ASN PASS AI 
2 2? as - 2 Hina وو‎ Ganda ? 7 
AA رابو ارو ريه [الَذِينَيَتفُضُونَعَهدَاللَمِنَبَعْدِمِيئَاقِ)‎ 
4359. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Amru bin Murrah 
dari Mush'ab bin Sa'ad dia berkata; Aku bertanya kepada Bapakku mengenai firman Allah; 
Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling 
merugi perbuatannya?" apakah mereka orang Harury (nama sebuah desa kaum khawarij)? 
Bapakku menjawab; bukan, mereka adalah Yahudi dan Nashrani. Adapun orang-orang 
Yahudi, mereka telah mendustakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sedangkan Nashrani 
mereka telah mengingkari surga. Mereka mengatakan; didalamnya tidak ada makanan dan 
minuman. Adapun Haruriy mereka adalah orang-orang yang melanggar perjanjian Allah 
sesudah perjanjian itu teguh... dan Sa'ad menamakan mereka sebagai orang-orang yang 
fasik. 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 105 


< Pa 


AS &‏ 
تَنِي ابو 


PA 
1 272 9 


IE من قال‎ NN MENGAN ga 3 Mas SA ESA SAS 
JBS IE LN Je AN) nei e عا ي هْرَ‎ CAN 
EN AGS Ae AAN eh si NAN sana Naba JAN 


4360. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abdullah Telah menceritakan 
kepada kami Sa'id bin Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah bin 'Abdur 


Rahman dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh 
pada hari kiamat akan datang seseorang yang berbadan gemuk namun di sisi Allah 
timbangannya tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk. Bacalah ayat: ...dan kami 
tidak memberikan penimbangan terhadap (amal) mereka pada hari kiamat, (Al Kahfi: 105). 
Dan dari Yahya bin Bukair dari Al Mughirah bin Abdurrahman dari Abu Az Zinad dengan 
Hadits yang serupa. 


Bab: [Bab] Surat Maryam ayat 39 
g bilagi sége A RA JAENA SE AA PAAR 
EENS a Bera PAM MAT AA سول‎ NGGAK EA 23 
A T435 eni 22172 8x. Ha ja” AD DOKAR و‎ 
#15 554 EN rn an 


NG Te 3‏ سه Aa, A‏ م و Boat 2 LN‏ و2 
يكاي َهْلَ ES‏ يبو 35 3 ن قيفو RS gE MARS an SIRI‏ 


~ 2r 


225 Kg 7 La A 4 Te < 9 A GL 22 سر‎ Ae, pad 4 Lu 

PIN NAS AN ME EN JANG aN PE BAN JANG KS ARSKA 538 
Z 2 2 DA 22 KANE D rae 124 a NT e ag BA رو‎ 

(يَوَْمَالحَسَرَةإذقضي الا مَرُوَهَفي ahi‏ وَهِوَّلاءِفي a‏ الانيا Sa BA‏ 


4361. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan 
kepada kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan 
kepada kami Abu Shalih dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Kematian didatangkan pada hari kiamat seperti 
kambing kelabu. Kemudian dikatakan: Wahai penduduk surga! maka mereka melihat dengan 
mendongak, lalu dikatakan; apa kalian mengetahui ini? mereka menjawab: 'Ya, itu adalah 
kematian.' Dan semuanya telah melihatnya. kemudian dikatakan kepada penduduk neraka: 
'Wahai penghuni neraka, apa kalian mengetahui ini? ' Mereka melihat dengan mendongak, 
mereka menjawab: ,ول"‎ ' itu adalah kematian." Dan semuanya telah melihatnya. Lalu 
kematian itu disembelih. Setelah itu dikatakan: "Wahai penduduk surga, kekal tidak ada ada 
kematian dan wahai penduduk neraka, kekal tidak ada kematian'." Setelah itu beliau 
membaca: "Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) ketika segala 
perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak (pula) beriman." 
(Maryam: 39). Merekalah penduduk dunia yang lalai dan mereka tidak beriman. 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 64 


EN ANUS Kena‏ ا sanak‏ مون 


Z 


4 A 


WA PANGANE GA Na كر‎ NG SG And TE NAN An 
mrar رَيَكَلَهُمَابَنَأَيَدِينَاوَ‎ Angsa 


4362. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami 'Umar 
bin Dzar dia berkata; Aku mendengar ayahku dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 


'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bertanya kepada Jibril 
'Alaihissalam: "Mengapa engkau tidak sering lagi mengunjungiku sebagaimana biasanya?" 
Lalu turunlah ayat: Dan tidaklah kami (Jibril) turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. 
kepunyaan-Nyalah apa-apa yang ada di hadapan kita, dan apa-apa yang ada di belakang kita. 
(Maryam: 64). 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 77 


LÊ JM LA ES Tae AN علا ملق َأ ي‎ e 


2 
IM 


KN د‎ a Kia Ma a Han AH 


۹ KAG 8 ريو‎ 


A KE AN YAN ALAA مَبعو‎ ANA ت بعال و‎ SA 


s 


Z 
2 


E as ia ai NI Ba Ahh Sit 


ek 5786 م‎ ZA ر .42 عو‎ Gg 
FAN ES 5545 مُعَاو‎ Ia 


4363. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Abu Adl Dluha dari Masrug dia berkata: Aku mendengar Khabbab dia 
berkata: Aku menemui Al 'Ash bin Wail As Sahmi untuk menuntut hakku padanya lalu ia 
mengatakan "Aku tidak akan memberikannya sehingga kamu kafir terhadap Muhammad." 
Maka kukatakan: "Tidak, sampai kamu mati dan dibangkitkan kembali." Dia berkata: 
"Apakah jika aku mati akan dibangkitkan kembali?" 'ya, ' jawabku."Sesungguhnya aku masih 
memiliki harta dan anak karena itu akan aku bayarkan padamu." Maka turunlah (ayat): Maka 
apakah kamu telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami dan ia mengatakan: 
"Pasti aku akan diberi harta dan anak". (Maryam: 77). diriwayatkan oleh Ats Tsauri, Syu'bah, 
Hafsh, Abu Mu'awiyah dan Waki' dari Al A'masy. 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 78 


ر دو 2 TA - page‏ ر رد 
دكا BERI AE SAN ye AE NGE an GA JAS ISA‏ حاب قال CS‏ 
LAN JA So IKAN 2 AK Sa‏ 5 ساج KANAKA‏ لا ليك ڪتي 5 -4S‏ 


Api اعسات‎ ANG |7 2 pa saa aka 9 
BAN SU | BASA يُمِيكَك الله‎ Fa KLATEN IAA 


A 


RAE E AA 


Z 


PA 
a < Paud ~ Pd e r 3G TN 


AAS, Yu NIS KA Aya IN ET EEN AE 
KAN gka E BAE JAS SUS sa NG MEA IA 


4364. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Adl Dluha dari Masrug dari Khabbab dia berkata, "Aku 
adalah seorang pandai besi di Makkah, dan aku membuatkan sebilah pedang untuk Al Ash 
bin Wa'il As Sahmi. Tatkala aku mendatanginya untuk menagih bayarannya, dia berkata, 
"Aku tidak akan membayarkannya sampai kamu mendustakan Muhammad." Khabab 
berkata: "Demi Allah, aku tidak akan mendustakan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam 


sampai kamu dimatikan Allah kemudian kamu dibangkitkan kembali." Al Ash bin Wa'il 
berkata: "Kalau begitu tunggulah sampai aku mati dan dibangkitkan kembali hingga aku 
diberi harta dan anak, maka aku akan membayarmu. Maka turunlah ayat ini: "Maka apakah 
kamu Telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan: "Pasti Aku 
akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat perjanjian 
di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah?. (OS. Maryam: 77-78). Khabab berkata; Yaitu ikatan janji. 
Namun Al Asyja'i tidak menyebutkan lafazh 'saif' (pedang) dan 'Mautsig' (perjanjian). 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 79 


2 اهاوس ای تعر عن‎ SSS Jan AAS SIS 23 En SS 
0 EAAS) EENE Jas PEER e 


2” Z Z 


- Z 


Axi PA Tan Z ja MU و و‎ A 0 مم ر‎ < 
tas lod NANG dr أكون زعو‎ Aa 
as iK NIS EN AA) 


4365. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman Aku 
mendengar Abu Adl Dluha bercerita dari Masruq dari Khabbab dia berkata, "Pada masa 
Jahiliyah aku adalah seorang pandai besi, dan Al Ash bin Wa'il mempunyai hutang kepadaku. 
Khabab berkata: maka aku datang kepadanya untuk menagihnya, namun dia berkata: "Aku 
tidak akan membayarkannya sampai kamu mendustakan Muhammad." Khabab berkata: 
"Demi Allah, aku tidak akan mendustakan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sampai 
kamu dimatikan Allah kemudian kamu dibangkitkan kembali." Al Ash bin Wa'il berkata, 
"Kalau begitu tunggulah sampai aku mati dan dibangkitkan kembali hingga aku diberi harta 
dan anak, maka aku akan membayarmu. Maka turunlah ayat ini: 'Maka apakah kamu Telah 
melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan: "Pasti Aku akan diberi 
harta dan anak. (OS. Maryam: 77). 


Bab: [Bab] Surat Al Kahfi ayat 80 


PU و سلس و2 5 04 د ع‎ K MAA ا وار‎ 
CE LAS TEE t BELA IE EN ES EA PI SIS 


AEB بمُحَمَدِكَالَ‎ JANG SIA ISS SIN AN و‎ 
Jade 4 ره‎ jl piaga a م‎ 


LA 


KE Aid 23 NE KA s1 Telat: 
RARA AE PU gak AN GU Ske EN 


4366. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Al 
A'masy dari Abu Adl Dluha dari Masrug dari Khabbab dia berkata, "Aku adalah seorang 


pandai besi yang bekerja untuk Al Ash bin Wa'il, ketika aku datang untuk menagih gajiku, dia 
berkata: "Tidak, demi Allah aku tidak akan membayarkannya sampai kamu mendustakan 
Muhammad." Khabab berkata: "Demi Allah, aku tidak akan mendustakan Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam sampai kamu mati kemudian kamu dibangkitkan kembali." Al Ash 
bin Wa'il berkata: "Apabila aku mati dan dibangkitkan serta dapat kembali kepada harta dan 
anakku, maka baru aku akan membayarmu!" Khabbab berkata: maka turunlah ayat: 'Maka 
apakah kamu Telah melihat orang yang kafir kepada ayat-ayat kami dan ia mengatakan: 
"Pasti Aku akan diberi harta dan anak. Adakah ia melihat yang ghaib atau ia telah membuat 
perjanjian di sisi Tuhan Yang Maha Pemurah? sekali-kali tidak, Kami akan menulis apa yang ia 
katakan, dan benar-benar Kami akan memperpanjang azab untuknya, dan Kami akan 
mewarisi apa yang ia katakan itu, dan ia akan datang kepada Kami dengan seorang diri. (OS. 
Maryam: 77-80). 


Bab: [Bab] Surat Thaaha ayat 41 


DE A aa e Ma MAA Sy gas Aan KIRAAN aa ITA BAN re 5 


SEN SNE E AKA دام 5ال‎ KN NAN 


BEI MA. P ubag ادك مو سی‎ 146: BEN جه من‎ an x 
ANTENE EAN ALCEAE 


4367. Telah menceritakan kepada kami Ash Shalt bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Mahdi bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin dari 
Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adam dan Musa 
bertemu, Musa berkata kepada Adam; 'Wahai Adam, engkaulah orang yang telah 
mencelakakan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga." Lalu Adam ganti berkata 
kepada Musa, "Wahai Musa, Bukankah Allah telah memilihmu dengan risalah dan kalam-Nya 
(diajak bicara secara langsung), dan Allah juga telah menurunkan kepadamu Taurat? Musa 
menjawab: 'Ya.' Adam berkata lagi: Bukankah kamu mendapatkan di dalamnya bahwa hal itu 
telah ditetapkan kepadaku sebelum aku diciptakan? Musa menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 
"Maka Adam dapat mengalahkan Musa." 


Bab: [Bab] Surat Thaaha ayat 77 


S3 3 2 


A Z A Z Z 
وم و ور ” ع وام‎ 7 : AS 153 د و 1822 کور‎ NANG 


2 7 تيع نوف قشر‎ zie? ija gana akak 
pe ó 


4368. Telah menceritakan kepadaku Ya'qub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Rauh Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr 
dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; Tatkala Rasulullah 


shallallahu "alaihi wasallam datang ke Madinah, orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada 
hari 'Asyura. Lalu beliau bertanya kepada mereka, mereka menjawab: Ini adalah hari ketika 
Musa dapat mengalahkan Fir'aun. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada 
para sahabat: 'Kita lebih berhak atas Musa dari mereka, maka berpuasalah kalian." 


Bab: [Bab] Surat Thaaha ayat 117 


A TUA AB ENJANG ÉN بُ‎ Sitaan بعس‎ AK PUKANG 
ANG af کیو سم قال حا‎ Je نه‎ 2011 


NE ash yas TETEH a Éa ÉNE Da‏ اصَطْفَاكَ امير سَالَته 


An PA G- سر سر‎ 


و يكلام د اتو مني عل RSS IBAN SN SALA AN‏ قال رَس ولال 


rd 


SANA a yaa súl 


4369. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Ayyub bin An Najjar dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam "Musa pernah mendebat 
Adam, Musa berkata kepada Adam: 'Wahai Adam, engkaulah orang yang telah 
mencelakakan manusia dan mengeluarkan mereka dari surga." Lalu Adam ganti berkata 
kepada Musa, "Wahai Musa, Bukankah Allah telah memilihmu dengan risalah dan kalam-Nya 
(diajak bicara secara langsung), maka kenapa kamu mencelaku atas suatu perkara yang telah 
dicatat dan di takdirkan kepadaku sebelum aku diciptakan? Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Maka Adam dapat mengalahkan Musa." 


Bab: Bab 

AAN ANA, KE AS EN Rea cakra‏ َا PISA EA LAS EGA‏ يدَعَنّ 
REA Tana gal yna ant Sel A a‏ لوَهْنَمِنْتلادي 
JAN A MAS nyaa‏ (مَسَبَحُونَ) يَدَورُونَقَالَ 


LA. A 


NG A 


NENTENG LAN) بهن يُمْنَعُونَ‎ Das PEN SES EA ڳاس‎ EA SN 
AA E Naa NT 
لا‎ bait سد‎ SN) men GRI yaa الَو‎ KAS SADA خَامِدِينَ) هَامِدِينَ‎ 


ود و 


ANG 4 - 24‏ 4 ر وس ميو 32 و 
يعيونو pad 5 Pa YAA‏ بعري عه ا Pu AN‏ 


ena و حرو الوط‎ Jaa SEN ) Aj DAN ART 


س INGI‏ و کو را صو ور ر a‏ > مه A‏ 4 
Soda‏ ھک د َعَلَمْتَهُكاَنَتَوَهُوَ Aa‏ وَكَالَمْجَاهِدٌ | 
rs‏ و 5 EA GN AN AÉ‏ نم A‏ 


4370. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dia berkata; 
Aku mendengar 'Abdur Rahman bin Yazid dari 'Abdullah dia berkata; "Bani Israil, Al Kahfi, 
Maryam, Thahaa, Al Anbiya, mereka adalah generasi terdahulu, dan ia adalah surat-surat 
yang sudah lama aku baca. Qatadah berkata; arti 'Judzadzan, ' adalah; Ibrahim memotong- 
motong berhala-berhala itu. Al Hasan berkata; 'Fi Falakin, ' artinya; seperti ujung roda. 
Yasbahuun, artinya: Berputar. Ibnu Abbas berkata: Nafasat artinya: mengembala diwaktu 
malam. Yusbahuun artinya, di larang. Umatukum Ummatan Waahidatan, dia berkata: agama 
yang satu. Ikrimah berkata: Hashabun artinya: kayu dari Habasyi. Yang lainnya berkata: 
Ahassuu, artinya: beranggapan Khaadimiin artinya: bertempat tinggal. 


Bab: [Bab] Surat al Anbiya ayat 104 


دا 5 بن 5 EN AAN AN, aa AN‏ بير عَنْ 


A Z, A 


ابن عباس رضي LAN LS UUPA‏ صل AA IE a ALA‏ نَإلَ لله 


A 


ASK SAI IE (ende SES GESANGE san JUS AYUNG YAA 
- (ad w 2. A 597 Da 2 Pd 2 Pd 
NA LAN KA GA LAPA NGA جال م متي فيو حدم دات‎ ptg É finals akah 


A AGA 2 


K APETA E 5) D AT PAHANG 
KAA Sea ANGIN AN AENG 


4371. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Mughirah bin An Nu'man -salah seorang syaikh dari Nakha.- dari Sa'id bin 
Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah seraya bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian 
dikumpulkan menuju Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan masih berkulup 
(belum dikhitan), "Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah kami 
akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati; Sesungguhnya Kami-lah yang 
akan melaksanakannya.' (Al Anbiyaa': 104) kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya orang 
pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim 'Alaihis Salaam. Ketahuilah, 
sesungguhnya beberapa orang dari ummatku akan didatangkan lalu mereka diambil ke 
golongan kiri. Maka aku berkata: "Wahai Rabb, itu sahabatku." Dikatakan: "Sesungguhnya 
engkau tidak tahu apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu.' Lalu aku mengucapkan 
seperti perkataan seorang hamba shalih: 'Aku menjadi saksi atas mereka selagi aku bersama 
mereka namun tatkala Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka dan 
Engkau Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Jika Engkau siksa mereka maka 
sesungguhnya mereka adalah hambaMu.' (Al Maa'idah: 117-118) lalu dijawab: Mereka 
senantiasa kembali ke belakang (murtad) sejak kau tinggalkan mereka." 


Bab: [Bab] Surat al Hajj ayat 2 


NE eg Kam gla PNS adan bag OEA 
وَسَعَدَيَكقَيْتَاكَى‎ NG AAN اكم يو‎ GARA 35 57 وج‎ A AE PAR 2 ENA AN 


و و 4 2 Ke‏ 


> م کل آلف‎ Na A aso قال‎ NG Siap Keli Sua 


£ Pd 


SISA EN AAA E NG aké dás ASN Sana مِامَوَوََسَعَدّوَ‎ A 


A 
- Z 


AJE Aa A PE الئاس‎ ES un P 3 
a a aaa a PG Aa TAS 


4 


JP AN NG ês E AN hoas A دَاءِفي جنب الور‎ a Tk ÚJ 


ERAR? TORT SERA sa Ss MABES 
2 سرج‎ aa ان‎ Ima 
SPS SAN IA وَعِيسَى‎ Aa na 
4372. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
Bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu 
Shalih dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
Azza Wa Jalla pada hari kiamat berfirman: "Wahai Adam, lalu Adam berkata: 'Aku penuhi 
panggilan-Mu dan kebahagian ada di tangan-Mu wahai Rabb. Lalu dikatakan dengan suara, 
Sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan dari keturunanmu 
ba'tsun naar (utusan-utusan ke neraka). Adam berkata: Ya Rabb, apa yang Engkau maksud 
Ba'tsunnar (utusan-utusan neraka) itu?) Allah berfirman: 'Setiap seribu ambillah sembilan 
ratus sembilan puluh sembilan."" Beliau bersabda: "Maka pada saat itu wanita yang hamil 
gugur kandungannya, anak kecil akan beruban, dan kamu melihat manusia dalam keadaan 
mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya, 
(Al Hajj: 2)." hal itu sangat terasa berat bagi umat manusia, hingga wajah mereka berubah. 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sembilan ratus sembilan puluh sembilan 
itu adalah dari Ya'juj dan Ma'juj dan satu orangnya dari kalian." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian bersabda: "Adapun kalian pada hari kiamat dalam bandingan seluruh 
manusia seperti selembar bulu hitam pada kulit sapi yang berwarna putih. Atau beliau 
mengatakan: seperti selembar bulu putih pada kulit sapi yang berwarna hitam. Dan sungguh 
aku berharap kalian menjadi seperempat dari penduduk surga? Maka kami (para sahabat) 
bertakbir. Kemudian beliau bersabda: aku berharap kalian adalah sepertiga dari penduduk 
surga, Maka kami (para sahabat) bertakbir. Kemudian beliau bersabda: "Sungguh aku 
berharap kalian adalah setengah dari penduduk surga." para sahabat pun bertakbir kembali. 
Abu Usamah berkata; dari Al A'Masy mengenai firman Allah: Dan kalian melihat manusia 
dalam keadaan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Dia berkata: setiap dari seribu, 
terdapat Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan." Jarir, Isa bin Yunus dan Abu Mu'awiyah 
berkata: dengan lafazh 'Sakraa wamaahum bi sakraa.' Bukan 'sukaara.' 


Bab: [Bab] Surat al Hajj ayat 11 


EA era Pn en 25 
iba ايبلعَنْ أبي حَصِينٍ‎ P 7 SE UN ja A) SAS 


Tai 


7 2 واه Ge‏ 2 أ[ ور G‏ و را NAEL a323 GAN‏ ر 
osn pal a GE ES Ne‏ قال AR Ja MISS‏ 


d 


A A 


NAN ANG) AA Un Aa 


4373. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Harits Telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Abu Bukair Telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Hashin dari Sa'id bin 
Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; berkenaan dengan firman Allah: Dan 
di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. (Al Hajj: 11), 
bahwa dulu ada seseorang yang datang ke Madinah, apabila istrinya melahirkan seorang 
bayi dan kudanya beranak maka dia mengatakan; ini agama yang baik. Dan jika istrinya tidak 
melahirkan demikian juga kudanya, maka dia mengatakan ini adalah agama yang buruk." 


Bab: (Bab) Surat al Hajj ayat 19 


يي له KA ANG‏ م + ملع عو - 07 و z‏ وو و LN‏ 0 < 
5 21423 7 ? ا . KAL‏ 


PISA PA NGA E Aa یی ع5‎ 


2 4 م‎ 1A P RAN Aa 57 م ور ر ر‎ 27 PA 
وَصَاحِبَيَهِوَ عْتَبَةََصَاحِبَيهِيَوَمَبَرَرُوافِيَوْمبَدّرِرَوَامْسُفْيَانُعَنَ أي هَاشيوَقَالَعْتَْمَارُعَنَ‎ 


“ 
r £ LA 
AN ox {2 fo 2 8 3 To 2 Irs L - 
A3 يملز‎ GS هاشم‎ ey anahên جر ير‎ 
2 =s 2 "s Z م‎ 


4374. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Abu Hasyim dari Abu Mijlaz dari Qais bin 'Ubad 
dari Abu Dzar radliallahu 'anhu bahwa ia pernah bersumpah: sesungguhnya ayat ini: "Inilah 
dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling 
bertengkar mengenai Rabb mereka." (Al Hajj: 19). Ayat ini turun berkenaan dengan Hamzah 
dan kedua sahabatnya serta Utbah dan kedua sahabatnya pada hari perang Badar. 
Diriwayatkan oleh Sufyan dari Abu Hasyim. Dan 'Utsman berkata; dari Jarir dari Manshur dari 
Abu Hasyim dari Abu Mijlaz. 


BSE Ibra NA ا ی قال‎ AS ENI AAA SAS حب مال‎ GS SAS 
1 


باون لبا ي طال ي رضي اله A San: RAAE JBS‏ الوح ِلِلْخْصُومَةَيَوَ Jaa‏ 


A 
2 


SAE ARA IN AN Li d فر‎ AAA (هَذَانِحَصْمَانِ اخْتَصَمُو‎ ENG Pa 15 قال قش‎ 


A 


2 
d 


9 ر JA PIA‏ 2 ع 
sit SPS‏ ريبكو PAN‏ 


4375. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir bin Sulaiman dia berkata: Aku mendengar Bapakku berkata: Telah menceritakan 


kepada kami Abu Mijlaz dari Qais bin 'Ubad dari 'Ali bin Abu Thalib radliallahu 'anhu dia 
berkata, Pada hari kiamat aku adalah orang yang pertama kali bertekuk lutut di hadapan 
Allah untuk sebuah perdebatan. Oais berkata: dan berkenaan dengan mereka turunlah ayat: 
"Inilah dua golongan (golongan mukmin dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling 
bertengkar mengenai Rabb mereka." Oais berkata: mereka adalah orang-orang yang 
berperang pada hari perang Badar. Yaitu Ali, Hamzah, Ubaidah bin Harits, Syaibah bin 
Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah dan Al Walid bin Utbah. 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 6 


و وور TA‏ 


KA SN a‏ يو 


2 


ARA هْرِيعَنْسَهْ‎ SAN SAS IN ING 


A 


Matal LEN POLE IEP EN 7 o 


Se Ae KA das MEN يصع سل لي رسو ل ال صل‎ AS TS is 


IS s يمر‎ PNS الْمَسَايلَ‎ a NA مول دصل اله‎ PE s SÁNÍ pena 


LA LA Ta # 
IM 7? 


Sa P3 WA IAE seie Fasa F Akad كشو لاه‎ 5 


Ga 


NANG sas ANG ود‎ MAh يمر قَقَالَيَارَ‎ 272 s b Nyi ka ga 3 KAS 
BERA GAN AA MAN Pata AGA NAFS ZA PAEA ARE 5 NGA يَضصْنَهُ‎ KS NS Naa 


از 


و 


a‏ لصن setan‏ سأ BAN‏ َف اھا قال يارَسُول اله 
و حبسا ققد ANA REA KS PE‏ املاع کون DIA AI‏ 
Iyan:‏ َم انطو الروك اتيرام انمع DGA EAA TAEA‏ 
AN SAS aa 35‏ يو sate‏ كا توش PEN AAA‏ 
GAGANG IA SA Pa NAN A‏ 


4376. Telah menceritakan kepada kami Ishag Telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Az Zuhri dari Sahl bin Sa'ad bahwa 'Uwaimir menemui 'Ashim bin 'Adi pemimpin 
bani 'Ajlan dan berkata: "Apa pendapatmu tentang seorang lelaki yang memergoki lelaki lain 
tengah bersama istrinya, haruskah ia membunuh lelaki itu atau bagaimana? Tolong tanyakan 
permasalahan ini kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam atas namaku. Maka Ashim 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: Ya Rasulullah. Namun Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyukai pertanyaan itu. Ketika Uwaimir bertanya kepada 
Ashim perihal jawaban Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atas persoalan itu, ia menjawab: 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidak menyukai pertanyaan tersebut dan 
menganggapnya sangat memalukan. Kemudian 'Uwaimir berkata: 'Demi Allah, aku tidak 


akan berhenti bertanya sampai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi jawaban 
untuk persoalan itu. 'Uwaimir menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: 'Ya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, seorang lelaki menemukan lelaki lain tengah bersama 
istrinya, haruskah ia membunuh lelaki itu atau bagaimana? Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menjawab: "Allah telah menurunkan ayat yang berhubungan dengan persoalanmu 
di dalam Al Qur'an." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan mereka 
melakukan mulaa'anah (saling bersumpah atas tuduhannya) dengan istrinya sesuai yang 
telah disebutkan Allah dalam kitab-Nya. Maka 'Uwaimir melakukan mulaa'anah dengan 
istrinya. Kemudian 'Uwaimir berkata: "Wahai Rasulullah, jika aku menahannya maka aku 
telah berbuat zhalim terhadapnya. Maka ia menceraikan istrinya, dan begitulah perceraian 
kemudian menjadi tradisi bagi mereka yang bersangkut mulaa'anah. Kemudian Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Lihatlah! Seandainya ia (istri Uwaimir) melahirkan 
seorang bayi hitam dengan mata hitam yang lebar dan dalam, pantat besar dan kaki yang 
gemuk, maka aku akan berpendapat bahwa 'Uwaimir berkata benar. Tetapi jika ia 
melahirkan seorang bayi berkulit kemerahan mirip tokek maka kita berpendapat bahwa 
'Uwaimir berkata dusta. Di kemudian hari ia melahirkan bayi yang ciri-cirinya seperti 
disebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang membuktikan kebenaran pengakuan 
'Uwaimir. Maka untuk selanjutnya anak itu dinisbahkan kepada ibunya. 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 7 


JAS NE aa AE RN SAS gan N PASAR حَدَدُنِي‎ 


2 4 - Z1 
4 A (TEA 8 8 سس‎ ú 


ah هام‎ ESA AN YE سول ال ارايت ر جلا ر ای مع امرأتە ر‎ SEN sa KN 
SERAH TN TN Kei SAS DI SE jak 


Lana 


NA SIS Il ag Ar, Mai DI ow 


P 


SS A مهاو‎ SAYA ENG ae AG 
WAN p eta AE a 


4377. Telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Daud Abu Ar Rabi' Telah menceritakan 
kepada kami Fulaih dari Az Zuhri dari Sahl bin Sa'ad bahwa seorang lelaki menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika 
seseorang menemukan lelaki lain tengah bersama istrinya apakah ia harus membunuh lelaki 
itu atau bagaimana? Maka Allah menurunkan ayat berkenaan dengah hal itu yang 
disebutkan di dalam Al Qur'an yaitu hendaknya saling mulaa'anah (bersumpah). Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Urusanmu dan istrimu telah diputuskan di 
dalam Al Qur'an." Sahal berkata; maka keduanya saling bermulaa'anah dan aku sendiri 
menyaksikannya di samping Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. kemudian ia 
menceraikan istrinya, dan begitulah perceraian kemudian menjadi tradisi bagi mereka yang 
bersangkut mulaa'anah. Setelah itu istrinya hamil, dan suaminya tidak mengakuinya sebagai 
anaknya. Akhirnya anaknya dinasabkan kepada ibunya. Maka kemudian menjadi ketetapan 
di dalam sunnah anak dan ibu itu bisa saling mewarisi sesuai yang telah Allah tetapkan 
kepada istrinya. 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 8 


Pa 
g$ 
: 


A 2 PEA LA 15, ge A ل‎ 15 
GA وو‎ Lng ci و دي اي‎ A gag - SA IN Ted Mata Ag Ga NANG 
: x 


0 0 7 ود نم‎ A و رر > ع‎ 
DAN Aa NG ana a Laga SANA صل‎ AN RA AOA هلال‎ 
A RA Ta 2 4 -4 ONERE A 24 a ر‎ NI 1 Taja 54 7 
a ته ر جلا يَنْطلِقَ‎ gal أحَدنَاعَل‎ SL a ك فقال:‎ a sade 
ان‎ í 4 ىم‎ 5 13 5 Pa وهم‎ A g 5 4 ANA Pa 2 
ASP rab BAN) ga يقو ل‎ ka IE Ai 
A 26 3 2 RA ۶ س 23119 > 0 س وا ا‎ 
يلو ادر عليه (وَالَذِينَيَرَمُونَأَرْوَاجَمْ‎ API RN لن اهما ئ ظهري من‎ Pal GL 
4 A 


INI It faka HARAKAH a LNE SI IG 3 pe 


A دراه و و‎ Pa 7 
2 AKA و‎ aa Ms LB... EELEE KEZDA 3 لم‎ AL ot BAG وام‎ 03 PAA A 


م 2 


z Zg, 4 Z A AG 2 رر ص‎ 
Aa [Z aLa AKP ANGE GAN Sia ZN’? 25 Aa 0 


هس 


A Pa z. 5 Z 2 - ا‎ PENG Z 
A AA | LB ANWR 2 ZA له‎ > SEA ER 2 qaa NANGEN a 


Z و‎ 7 57 - 
PALI ANG KN | > ا اا ال کی کد‎ PA CARA AU A MI 
لشر يك ابن سَحَمَاءَفجَاءةت‎ RUN A leave aa) ابصر وهافإِنَجاءت بدأ‎ 


a;‏ قال LAN‏ صل AAN PA ALA‏ من کتاب اله ڪان لي و هاشان 
Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada‏ .4378 
kami Ibnu Abu 'Adi dari Hisyam bin Hassan Telah menceritakan kepada kami 'Ikrimah dia‏ 
berkata, Rasulullah Ibnu 'Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh istrinya melakukan zina‏ 
dengan Syarik bin Samha dan membawa persoalan tersebut kehadapan Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam. maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Bawalah bukti yang‏ 
menguatkan (empat orang saksi) atau kamu akan dihukum cambuk dipunggungmu. Hilal‏ 
berkata, Ya Rasulullah, jika salah seorang dari kita melihat seorang laki-laki lain bersama‏ 
istrinya, haruskah ia mencari saksi? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Bawalah‏ 
bukti yang menguatkan (empat orang saksi) atau kamu yang akan dihukum cambuk‏ 
dipunggungmu. Hilal kemudian berkata: Demi Zat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku‏ 
berkata benar dan Allah akan mewahyukan kepadamu yang menyelamatkan punggungku‏ 
dari hukuman cambuk. Maka Jibril turun menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam Dan merekalah yang menuduh para istrinya.... (An Nuur; 6-9).‏ 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam membacanya hingga sampai bagian Jika suaminya itu‏ 
termasuk orang-orang yang benar. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ia pergi‏ 
menjemput istrinya. Hilal pulang dan kembali dengan membawa istrinya. Nabi shallallahu‏ 
'alaihi wasallam bersabda: "Allah tahu bahwa salah seorang dari kalian berdusta, jadi siapa‏ 
diantara kalian yang akan bertaubat? Kemudian istri Hilal bangun dan bersumpah dan ketika‏ 
ia akan mengucapkan sumpah yang kelima, mereka menghentikannya dan berkata: Sumpah‏ 
kelima itu akan membawa laknat kepadamu (jika kamu bersalah). la pun tampak ragu‏ 
melakukannya sehingga kami berfikir bahwa ia akan menyerah. Namun kemudian istri Hilal‏ 
berkata: Aku tidak akan menjatuhkan kehormatan keluargaku, dan melanjutkan mengambil‏ 
sumpah. Nabi shallallahu "alaihi wasallam kemudian berkata: Perhatikan ia. Jika ia‏ 


melahirkan seorang bayi dengan mata hitam, berpantat besar, dan kaki yang gemuk, maka 
bayi itu adalah anak Syarik bin Samha. Di kemudian hari ia melahirkan bayi yang ciri-cirinya 
seperti yang digambarkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Jika persoalan ini tidak diputuskan Allah terlebih dahulu, maka tentu 
aku akan menjatuhkan hukuman yang berat terhadapnya." 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 9 


KM AP 200‏ د روم 2م ر نر ?127 NG‏ 
حدتتامقدم بن كم Sat II‏ 
No 7‏ 2,72 اور ور ا 2< ورا g 9 E‏ رت 7 
rat ii‏ رَضيا ا می امَرَا AN SAYA gan RAS‏ 


KA KEK SES La 22 ا و و‎ A Ne ا‎ MPa aa 
AJ IL ai قال الله‎ JAN GANG aa A Pun 

ر (ea PL‏ ر2 
ne ES‏ 
Telah menceritakan kepada kami Mugaddam bin Muhammad bin Yahya Telah‏ .4379 
menceritakan kepada kami pamanku Al Qasim bin Yahya dari 'Ubaidullah -dia telah‏ 
mendengar darinya- dari Nafi" dari Ibnu "Umar radliallahu 'anhuma bahwa pada masa‏ 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ada seorang lelaki meli'an (menuduh) isterinya dan‏ 
tidak mengakui janin yang yang dikandungnya adalah anaknya. Maka Rasulullah menyuruh‏ 
keduanya menghadap namun keduanya malah saling menuduh. Sebagaimana firman Allah,‏ 
Rasulullah memutuskan anaknya milik sang istri dan memisahkan keduanya, (suami dan‏ 
istri).‏ 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 11 


SA EA ge saa Eh A na Guna 
اول‎ Na NENG کم‎ J% 


4380. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha mengenai firman Allah: 
Dan orang yang berandil besar (dalam memfitnah Aisyah) .... (Qs.An Nuur: 11), ia berkata; 
yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 12 


gta 


K WAA kai PEMER > Pe‏ و سويد 


4 A ور‎ 5 
Per دِعَنّ حَدِيث‎ ga بن‎ AAS الله‎ EA 5 اله‎ 27 AA عا‎ DA Al 
8, A - e d z 8 7 f $ 
a a لماح‎ NG حار‎ A - 5 و و‎ AN | D ارو حال‎ 72 LN 


Ta 


Aa 5: pa LI Rani DL GA RA Hs 2 e E 


Paya NGANG SAE ge sn NGE EENES 


tag اجه فان حر‎ siang Sie ASN da se EA SI LEN 
La. TA < LL 2 عله‎ ZA 2 ر‎ 4 
GE P EEN Agate خر جار سول الله صل ال5‎ 

A KA A TS 0 22 رر ر 5- او و‎ 
dst دجي و‎ ANGANGGE الْحِجَابُ‎ S3 Sala sa JAE PA 


A 


AAA RA A a یوق ر‎ 
EPA AA ap جَاوَ‎ IA jam AN PN جين‎ ba جيل‎ IIS قافلين‎ 
LAI gadi عفديو‎ EA قد‎ Jap لمن جر‎ Mi BB sd SE 
PIES ES حل يرع فى‎ a ana كَانُوا‎ ga NAN GG 
SERA AAN امةن‎ ES pd Ak NGGE AGE فيد و‎ AS LA 
Sie AS A IIA pe 5 By Kas nn TE ZA 
Sign EM ja sat ا‎ AÍ A Caii KASIH 


Sar 2 277 ر‎ & 
KADI sea ع‎ Pa ar oe 


Mena Is لق‎ NGA AA ad sat PEAH 


ES پا اد جات قبي‎ KAE ججاب‎ A HE Si Tam SA 
NGAYA Aya lols ا‎ KNA Hj ANE Bea مَعِعْتٌ‎ x SENG SAGA بجلا يو‎ 
عرو و ا‎ AN ا‎ YAE AJ 55 SA NG3 FEE AK 


A 04 
4 AG << 0 z 2 11م‎ > 1 Tx 
Ie SKA da NAKENANG ANI ESA saga NG 
£ 7 
z 
ف ساسم‎ JA TAI an nyai NG gig امار وي 2 م‎ LA ١ n 
مر‎ r 


JA, Sabit ia Set PANG kasad SA sn, AN 
NG He PENA as AR: SA HS ) yi KA alala as AES الله‎ PUN 2 


CAS Dan La 2 Pe 222 7 ر ےد‎ 97 A و‎ A 
ES 463 Aa AAN Gaal An ESA Da 
Ae Rg 
SIS NI AAU TAN US sn ب‎ an e Psi 


- A HA Pd 4 


Sea AL He AS 


dg 


53 Anang Pns LS 


ae A x ك وور‎ : z 7 1. 
BN ek SAN ةي بكر‎ Peni at aii نكي‎ 
Peg 2 ع عو 5 ا مو م و‎ 
sa Nah ga ag ka sah Alena 5355, daan ES 


I 


SERI SE SANA II A نس‎ NBA 


A33 sa RUN bada SA AAN ثبي بول هَل‎ PENG 
يابو کات واا‎ NE رسو لالصلا کيو و سام فيي سم قال گي ف يڪم‎ 
ےم وچو اا ر‎ 

Sila AA ا‎ EARE RE A AN AN داریا‎ 


22 و A‏ کے ت 


kem si ASIE GI Á feg ja Pe AAA Ae AP Ne 


Na er NGAKAK JARANAN BI SU ai 


2 r 


A - P 22 w 1 ye 
فَدَعَارَسُو‎ KiE Ka LA Sea ا‎ ena SAE 


PAN انكليت‎ e نز‎ SUMAR 3) ba PA A Ads 

g Pa A ai, 247 2% 5006 D oA 
sa AA أَسَامَهُبَنُرَيَدِقَاْضَارَعَلُرَ‎ GG لَتَ‎ SI jaan 
Ws MALAS An MA يَارَسو‎ s DI LABA senang 


A GANG gan UTS AL AK‏ اها گني و MEN JUN‏ يه 
بنا بی طالب 2 و سو نيروان جار ڊ 


- 


Kaja JE a KANG ERRE لاله صل ا‎ gen GENG NG 

FEE MW Aa BA AE ais áe sE 
PAR Ya 2 رر‎ 

AAA SN Ga alané gê kra)‏ ال صل ALA‏ ك 

GÊSANG KAN aaa Can لَقَالَتَ قَقَالَرَ‎ an Bea 


SN II EME FN EAEN Pi P R 
SAN a LEENA AE LPEE ار جُلَامَاعَلِمَتُعَلَيه‎ 325 


C3 SA nakal Aas إن‎ KK, Nag aka aa NGALANG Ku 

EL ONAA 3C Ans 2 REET PANAI 
Aang و و‎ 1 

AA PEGANG KENA MAS كذ‎ Aa NG aka Nanas ولڪ نا‎ 


DES BA BELIA ISS BE 3 LI SA AE خير وهو‎ 


ra 
Tai ع‎ 


SA SAN A5 ME AS Sae NE KENA hara 


SESI ر و‎ PE SA ATA PAKE لر سول الله صل الله‎ JB Kun MAARE 
6 کے‎ wi DEP $z NEATA 57 4 PA 
SELESA SN Te UNA و لاا حل ر‎ SESI تومي‎ 4 5 

4 Lea - 2 1G A gi A ر‎ 
عي‎ ME UU IE گب ري‎ AN BE kas و لا ير الي‎ Fa و يومالا حل‎ 


NG ميا حن ڪل‎ aa SSL AE MEN اهن‎ AE, SA 
22 Pd A - 5 5 
جس قَالَتوَلميَجَلِسَعِنَدِي مُتَذْقِيِلمَاقِيلٌ‎ ARYA an paka رل ا‎ senar 

G ee‏ ا 


NENG en GAN PAN iei 
AK AS PAR PK par, enim 


و 


td a 
2 e 


úli KPA EM اب إلى‎ AS ولا مر‎ PINS PASABAN 


Sela NENG hia KA NA Alya Ui ka ga 9 رول ااا‎ E 
ayat AA PEHA ed EA a 
MENGAN A Sa uias PAYAH كفنا موصلا‎ Le 


5 77 Z A 


P ZA slot PIRA) a GARENG Ng EA AANE KANYA A3 
io sirá ra SA Hm Sena 
Ila SA کر‎ sasa Waa Apiti AA ISS 


SEE ) مَاتَصِفُونَ‎ ENI 21 وال‎ Jah AAS) SEA PN ANAK لحك‎ 


0 f, عو‎ ٠. و راعم‎ R nana 2. SAS 

Aa ag g KAN حيبذ غلم آي کر تو‎ GENG فر اثي‎ Sasha 3G 

<2 5 ga 3G lr? Tg Bag 4 , AÁ EEA 22 
JANG 4 في: ل و ا‎ ika BBIE 

BL SNG 4 w 4 ZA 2 1 
PK EA LA رۇ يا يمني‎ Baal sale عليه‎ IA وو كا وان رى رشو‎ 


Wu stan Pera AN gala Gl SN مول‎ KA 
الي‎ Ea فيو‎ ARA AA Jika PI Se 
I يَضْحَكُ فَكَانَتٌ‎ Sang pé Pat ISA gis 

LINA NE قدب اققات اميفو مي‎ ANN 


r 


elaun [إِنَالذِيَجَاءُوا بِالإفْكعْصبَه‎ Jaa SNI Jana e PM 


KEM sa Š FNE SEKURITI EA 3 P3 
Ji ANA gk SANA Da Ban MBA ila sa JASA کان ينه‎ 
وَالَمَمَاكينَ‎ ANG SBS AEA ال ولا يأل أو لو‎ e 
STS 
YANG NG gadi يَُفقُ‎ NAN data اللي قر مإ‎ a Bela KS 
= 33 : سم يسال‎ AAA LEAN) كَانَرَسُو‎ UN 


SE as BA IRATA TE لقت أذ‎ Nata فال يار‎ 
فَعَصَمَهَااللَُبالَوَرَع‎ ka yura ISIAN Nya ABE Ms 


2 
ر )يجو وو ع ره TAN a‏ 2 م م >1 ووت 2 
D . $ : - 90 0 2‏ 
و Baa‏ ب ها 6 Mbasi Lal‏ مِنَ SBM‏ 


4381. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az 
Zubair dan Sa'id bin Al Musayyab dan 'Algamah bin Waggash dan 'Ubaidullah bin "Abdullah 
bin 'Utbah bin Mas'ud dari cerita 'Aisyah radliallahu 'anha istri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, tatkala orang yang memfitnahnya menyebarkan ghosip tentangnya dengan segala 
yang mereka katakana, Allah menjelaskan akan terbebasnya dirinya dari tuduhan tersebut. 
Sekelompok orang menceritakan tentangku sehimpunan-sehimpunan, sebagian mereka 
menerima cerita kejadian tersebut dari sebagian yang lain, sehingga kisah tersebut seolah- 
olah menjadi kuat, hingga saya hafal perkataan dari setiap yang mereka ceritakan kepadaku 
dan sebagian cerita membenarkan yang lain. Dari Urwah ia menceritakan kepadaku dari 
Aisyah istri Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata: bahwa apabila Rasulullah shallaallahu 
'alaihi wa sallam hendak berpergian, beliau mengundi di antara isteri-isterinya. Barang siapa 
yang keluar undiannya, dialah yang ikut pergi bersama Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa 
sallam." Aisyah berkata: "Kemudian beliau mengundi di antara kami pada suatu peperangan 
dan keluarlah undian anak panahku, sehingga aku pergi bersama Rasulullah shallaallahu 
'alaihi wa sallam. Kejadian tersebut setelah diturunkannya ayat tentang hijab. Lalu saya 
dibawa di sekedupku. Di tengah perjalanan, saya turun hingga Rasulullah shallaallahu 'alaihi 
wa sallam telah selesai dari sebuah peperangan dan beliau pun kembali ke Madinah. Pada 
suatu malam saya berada bersama kelompok kaum muslimin. Tatkala mereka tertidur, saya 
bangun dan berjalan hingga aku mendahului mereka. Setelah saya selesai menunaikan 
urusanku, saya kembali bergabung dengan kelompok kaum muslimin. Tatkala saya meraba 
dadaku, ternyata kalungku yang berasal dari Zhafar, Yaman, putus. Maka saya kembali dan 
mencari kalungku, pencarian itu membuatku terlambat. Dan, sekelompok orang yang 
membawa sekedupku telah berangkat, mereka berjalan dengan meletakkan sekedupku di 
atas untaku yang biasa saya kendarai. Mereka mengira bila aku sudah berada di dalamnya." 
Aisyah berkata: "Tatkala itu, isteri-isteri beliau kurus-kurus dan ringan, karena tidak pernah 
makan daging. Tetapi, mereka hanya memakan makanan ringan. Sehingga, tidak ada orang 


yang curiga terhadap beratnya sekedup tersebut, ketika mereka berjalan dan 
mengangkatnya. Terlebih, kala itu aku masih kecil. Akhirnya mereka pun membawa unta- 
untanya dan berjalan (meneruskan perjalanan). Saya mendapatkan kalungku tatkala bala 
tentara telah berlalu. Sehingga, ketika saya mendatangi tempat duduk mereka, tidak ada 
seorang pun yang memanggil dan tidak ada pula orang yang menjawab. Lalu saya kembali ke 
tempat dudukku yang semula saya jadikan tempat duduk. Saya berharap akan ada suatu 
kaum (dari tentara kaum muslimin) yang menemukanku dan kembali menjemputku. Tatkala 
saya duduk di tempat dudukku, saya merasa ngantuk dan tertidur. Sedangkan Shafwan bin 
Mu'atthal Assulami dan orang-orang Dzakwan tinggal di belakang pasukan (memeriksa bila 
ada yang ketinggalan). Mereka berjalan diawal malam dan di pagi harinya mereka sampai di 
tempat dudukku. Shafwan bin Al Mu'atthal Assulami melihat ada seseorang yang masih 
tertidur, maka dia mendatangiku dan dia telah mengenaliku tatkala dia melihatku. Karena, 
dia telah melihatku sebelum diwajibkan memakai hijab atasku. Seketika saya terbangun dan 
saya mendengar dia beristirja' (mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un) tatkala ia 
mengetahuiku. Saya langsung menutupi wajahku dengan jilbabku. Demi Allah, dia tidak 
berbicara sepatah kata pun dan saya sama sekali tidak mendengar satu patah kata pun 
kecuali kata istirja'nya. Akhirnya ia pun merundukkan untanya dan saya pun menaikinya. 
Lalu ia pergi dan menuntun unta (yang saya naiki) hingga kami berhasil menyusul pasukan 
kaum muslimin setelah mereka berisitirahat di pantai Azhzhariah. Celakalah orang yang telah 
berburuk sangka pada urusanku. Ketika itu, orang yang paling mendalangi issue ghosip itu 
adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya, saya pun sampai di Madinah. Setelah 
kedatangan kami, saya mendadak sakit hampir selama satu bulan, sementara orang-orang 
terus larut membicarakan tuduhan (yang ditujukan kepadaku), padahal aku tidak sedikit pun 
merasa melakukan hal itu. Sehingga, beliau pun meragukan sakitku. Saya tidak lagi 
merasakan kelembutan Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam yang pernah aku lihat 
darinya sebelumnya. Tatkala aku sakit, Rasulullah shallaallahu "alaihi wa sallam masuk dan 
memberi salam seraya bertanya: "Bagaimana denganmu?" Seolah-olah tatkala itu beliau 
meragukanku, sementara saya tidak merasa telah melakukan kejelekan tersebut. Setelah 
saya merasa mulai sembuh, saya keluar bersama Ummu Misthah ke tempat tertutup untuk 
buang air, kami tidak pernah keluar kecuali di malam hari hingga malam lagi. Tempat 
tertutup tersebut dibuat di dekat rumah-rumah kami. Urusan kami seperti para pendahulu 
orang-orang Arab, kami biasa membuat tempat tertutup untuk buang air di rumah. 
Kemudian saya dan Ummu Misthah -dia adalah anak perempuannya Abi Ruhmi bin Al 
Muthallib bin Abdi Manaf dan ibunya adalah anak perempuannya Shakhri bin Amir, bibinya 
Abu Bakr ash Shidig dan anaknya adalah Misthah bin Utsabah bin Abbad bin Al Muthallib- 
kembali ke rumahku setelah urusan kami selesai. Tatkala itu, Ummu Misthah terpeleset 
karena menginjak atau terjerat kainnya. Ketika itu ia berkata: "Celaka Misthah." Saya 
bertanya kepadanya: "Alangkah jeleknya apa yang telah kamu katakan, engkau mencela 
orang yang telah ikut perang Badar." Dia berkata, "Ya, apakah kamu tidak mendengar apa 
yang dia katakan?" saya berkata: "Apa yang telah dia katakan?" maka dia mengabarkan 
kepadaku dengan perkataan orang-orang yang menuduhku. Tatkala itu saya bertambah sakit 
dan ketika saya kembali ke rumahku, Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam menemuiku 
dan mengucapkan salam. Kemudian beliau bersabda: "Bagaimana keadaanmu?" Saya 
berkata: "Apakah engkau mengizinkanku untuk mendatangi kedua orang tuaku?" ia berkata, 
"Ketika itu saya ingin meyakinkan kabar tersebut dari mereka berdua. Akhirnya, Rasulullah 
shallaallahu 'alaihi wa sallam pun mengizinkanku. Lalu saya mendatangi kedua orang tuaku, 
saya bertanya kepada ibuku: "Wahai ibuku, apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang?" 
ia menjawab: "Wahai anakku, semoga urusanmu dimudahkan, demi Allah, tidaklah seorang 


wanita yang jelas-jelas bersama lelaki yang mencintainya sedang laki-laki tersebut memiliki 
isteri lainnya, kecuali mereka akan memperbanyak tuduhan atas diri wanita tersebut." ia 
berkata: "Maha Suci Allah, apakah ini yang dibicarakan oleh orang-orang?" ia berkata; "Pada 
malam itu juga aku menangis, hingga di pagi harinya air mataku tidak lagi bisa mengalir 
karena habis dan saya tidak berselak ketika tidur. Ketika di pagi harinya, saya terus 
menangis. Dan, ketika itu Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam memanggil Ali bin Abi 
Thalib dan Usamah bin Zaid untuk mengajak keduanya bermusyawarah dalam rangka 
memisahkan isterinya selama wahyu belum turun." Aisyah berkata, "Adapun Usamah bin 
Zaid, dia memberi saran kepada Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam dengan apa yang ia 
ketahui yaitu jauhnya isteri beliau dari perbuatan tersebut dan apa yang ia ketahui dari 
hakikat kecintaannya kepada beliau. Usamah berkata: "Wahai Rasulullah! Mereka adalah 
isteri-isterimu, kami tidak mengetahui kecuali kebaikan semata.' Adapun Ali bin Abi Thalib, ia 
berkata: "Allah Azzawajalla tidak akan memberi kesempitan kepadamu dan wanita selainnya 
masih banyak. Dan sungguh, jika engkau bertanya kepada budakmu, pasti dia akan jujur'." 
Aisyah berkata: "Kemudian Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam memanggil Barirah, 
beliau bertanya: "Wahai Barirah! Apakah engkau melihat ada sesuatu yang meragukan 
bagimu dari diri Aisyah?" Barirah menjawab: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan 
kebenaran, jika saya melihat pada dirinya suatu hal yang kurang beres, sungguh itu tak lebih 
hanyalah ketika ia masih kecil umurnya, yang ia ketiduran dari menunggu adonan tepung di 
keluarganya, lantas ada binatang jinak datang dan menyantapnya." Kemudian Rasulullah 
shallaallahu 'alaihi wa sallam berdiri dan meminta argumentasi dari seorang lelaki yang 
bernama Abdullah bin Ubai bin Salul. Tatkala Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam berada 
di atas mimbar, Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai seluruh kaum 
muslimin, siapakah yang mau memberiku argumentasi dari seorang lelaki yang telah 
menyakiti keluargaku. Sungguh demi Allah, saya tidak mengetahui sesuatupun dari 
keluargaku kecuali kebaikan semata. Mereka telah menceritakan mengenai seorang lelaki 
yang saya tidak mengetahui dari dirinya kecuali kebaikan. Dan tidaklah ada orang yang 
menemui isteriku kecuali ia bersamaku." Sa'ad bin Mu'adz Al Anshari berkata: "Wahai 
Rasulullah! aku akan menolongmu. Baiklah, bila yang menyebarkan isu itu dari bani Aus, 
akan aku penggal lehernya, sebaliknya bila berasal dari saudara kami dari bani Khazraj, 
silahkan engkau perintahkan kami sehingga kami laksanakan perintahmu." Seketika itu juga 
Sa'ad bin Ubadah -dia adalah pemimpin dari bani Khazraj, ia adalah seorang lelaki yang 
shalih. Hanya saja, ia masih memiliki sikap fanatis- berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad: "Demi 
Allah, engkau tidak akan bisa membunuhnya dan tidak akan mampu untuk membunuhnya." 
Maka berdirilah Usaid bin Hudlair dan dia adalah keponakan Sa'ad bin Mu'adz, ia berkata 
kepada Sa'ad bin Ubadah; "Engkau bohong, sungguh kami akan membunuhnya karena kamu 
seorang yang munafik yang memperdebatkan orang-orang munafik." Keadaan pun semakin 
memanas antara bani Aus dan Khazraj, hingga mereka ingin saling bunuh membunuh 
sedangkan Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam masih tetap beridri di atas mimbar. 
Kemudian Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam menenangkan mereka, hingga mereka 
terdiam dan beliau pun terdiam. Pada hari itu, aku pun menangis hingga air mataku habis 
dan aku tidak memakai celak tatkala tidur. Malam berikutnya, aku masih menangis hingga 
air mataku habis dan aku tidak memakai celak ketika tidur. Kedua orang tuaku mengira 
tangisanku akan dapat membahayakan hatiku. Aisyah berakta; "Lalu keduanya duduk di 
sisiku sementara saya masih terus menangis. Ketika itu, ada seorang wanita Anshar yang 
meminta izin kepadaku untuk menemuiku, aku pun mengizinkannya. la pun duduk dan ikut 
menangis bersamaku. Tatkala kami dalam kondisi seperti itu, Rasulullah shallaallahu 'alaihi 
wa sallam masuk menemui kami, beliau mengucapkan salam lantas beliau duduk." la 


berkata: "Beliau tidak pernah duduk di sisiku selama satu bulan, sejak wahyu tidak 
diturunkan kepadanya mengenai urusanku.” la berkata: "Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa 
sallam pun bersaksi, seraya mengucapkan salam sambil duduk. beliau bersabda: "Amma 
ba'd, Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita begini dan begini, sungguh 
jika engkau terlepas dari hal itu karena tidak melakukannya, semoga Allah Azzawajalla 
menjauhkanmu. Adapun jika kamu melakukan dosa tersebut, minta ampunlah kepada Allah 
dan bertaubatlah kepada-Nya. Karena seorang hamba yang mengakui dosanya kemudian 
bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya." Aisyah berkata, "Ketika Rasulullah 
shallaallahu "alaihi wa sallam selesai berkata, air mataku semakin deras mengalir hingga 
tidak terasa lagi tetesan air mata tersebut." Saya berkata kepada ayahku, "Jawablah apa 
yang telah dikatakan Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam mengenai diriku." Ayahku 
berkata, "Saya tidak tahu, demi Allah, saya tidak akan berbicara kepada Rasulullah 
shallaallahu 'alaihi wa sallam." Lalu saya berkata kepada ibuku: "Jawablah apa yang telah 
dikatakan Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam mengenai diriku!" ibuku berkata: "Demi 
Allah, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan kepada Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa 
sallam." Aisyah berkata, saya berkata, "Saya adalah seorang gadis yang masih kecil usianya, 
saya tidak banyak membaca Al Our'an. Demi Allah, sungguh aku mengetahui engkau telah 
mendengar hal ini hingga kamu merasa mantap dan percaya terhadap hal itu. Bila toh aku 
katakan kepada kalian bahwa aku jauh dari perbuatan tersebut dan Allah Azzawajalla Maha 
Mengetahui bila aku jauh dari perbuatan tersebut, kalian juga tidak akan percaya terhadap 
hal itu. Jika saya mengaku kepada kalian dengan suatu perkara, sedang Allah Azzawajalla 
Maha Mengetahui bahwa aku jauh dari perbuatan tersebut, kalian pasti akan 
mempercayaiku. Demi Allah, sungguh tidak ada perkataan antara diriku dengan kalian 
kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Yusuf, Sabar itu adalah baik dan Allah adalah 
tempat meminta pertolongan terhadap apa yang kalian tuduhkan'." Aisyah berkata, 
"Kemudian saya merubah posisiku, aku berbaring di atas ranjangku." Ia berkata: "Demi Allah, 
ketika itu saya mengetahui bahwa aku jauh dari perbuatan tersebut, dan Allah Azzawajalla 
akan menjauhkanku karena aku jauh dari perbuatan tersebut. Akan tetapi, demi Allah, saya 
tidak mengira akan turun wahyu pada perkaraku. Dan sungguh, aku merasakan perkaraku 
terasa lebih sepele daripada Allah Azza wa jalla berfirman padaku dengan suatu wahyu yang 
dibacakan. Tetapi, saya hanya berharap supaya pada mimpinya Rasulullah shallaallahu 'alaihi 
wa sallam diperlihatkan bahwa Allah Azzawajalla menjauhkan diriku dari perbuatan 
tersebut." Aisyah berkata: "Demi Allah, tidaklah Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam 
keluar dari majelisnya, dan tidak ada seorang pun yang keluar dari penghuni rumah tersebut 
hingga Allah Azzawajalla menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya. Sehingga, kondisi beliau 
berubah sebagaimana perubahan yang biasa terjadi tatkala wahyu turun, keringat beliau 
terus mengucur padahal hari itu adalah musim dingin. Hal itu karena begitu beratnya firman 
yang telah diturunkan kepadanya." Aisyah berkata: "Ketika Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa 
sallam mendapat kabar gembira tersebut, beliau tertawa dan kalimat yang pertama kali 
beliau katakan ketika itu adalah: "Kabar gembira wahai Aisyah! Allah Azza wa jalla telah 
menjauhkanmu dari perbuatan tersebut." Kemudian ibuku berkata kepadaku, "Berdirilah 
kepadanya." Aku berkata: "Demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak akan 
memuji kecuali kepada Allah Azza wa jalla, Dialah yang telah menurunkan wahyu yang 
menjelaskan akan jauhnya diriku. Allah Azzawajalla. telah menurunkan ayat yang artinya: 
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu 
juga hingga sepuluh ayat. Allah Azzawajalla telah menurunkan beberapa ayat yang 
menjelaskan akan jauhnya diriku dari perbuatan tersebut." Aisyah berkata: "Dahulu Abu 
Bakr terbiasa berinfak (memberi bayaran) kepada Misthah, karena ia adalah kerabatnya dan 


ia adalah seorang yang fakir. la berkata: 'Demi Allah, aku tidak akan pernah memberi 
bantuan untuknya selamanya setelah dia menuduh Aisyah.' Lalu Allah Azzawajalla 
menurunkan wahyu, yang artinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai -sampai 
kepada firman-Nya- apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu" Abu Bakr 
berkata: 'Demi Allah, saya lebih senang bila Allah mengampuniku'. Kemudian ia kembali 
memberi bantuan kepada Misthah seperti biasa ia memberi bantuan kepadanya. Abu Bakr 
berkata, "Sungguh, aku tidak akan berhenti membantunya selamanya'." Aisyah berkata, 
Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepada Zainab binti Jahsy, istri Nabi 
shallaallahu 'alaihi wa sallam, mengenai perkara yang terjadi padaku: "Apa yang kamu 
ketahui, apa yang kamu lihat, atau berita apa yang telah sampai kepadamu?" dia menjawab: 
"Wahai Rasulullah! Saya selalu menjaga pendengaran dan penglihatanku, dan saya tidak 
mengetahuinya kecuali kebaikan semata." Aisyah berkata, "Padahal dia adalah di antara 
isteri-isteri Nabi shallaallahu 'alaihi wa sallam yang merasa lebih tinggi daripadaku, hanya 
Allah menjaganya dengan sik ap wara', sekalipun saudara perempuannya, Hamnah binti 
Jahsyin, membencinya sehingga ia termasuk di antara orang menyebarkan berita bohong 
yang celaka." 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 14 


á i x 7 CG 4 4 22% و وس‎ 24 
Ke ra JA Ga حصن َنأ‎ ENYA AS SA as 


Z 
Pa Z ر ري و و‎ LANA A 
Bd WANG TENGE GN Eai 
- مع‎ ana خخ‎ 2 AMA 


4382. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sulaiman dari Hushain dari Abu Wail dari Masrug dari Ummu Ruman yaitu ibu Aisyah 
dia berkata, "Tatkala Aisyah dituduh berbuat keji, ia tersungkur pingsan karenanya." 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 15 


و رو سس 


PESAN يع اله‎ MEN AA an SIS اهم‎ 31 AS 
ابن ای مل سيعت‎ JUARA lai حَدثنا بر اهم بن مو سی حدثنا هشام بن یو سف انا بن جر‎ 


MAA 


2 ES LA 4 Ng 14 8 عا‎ 
يشهتقرأ إذتلقونهبالستتحكم‎ 


4383. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij Telah mengabarkan kepada mereka. Ibnu Abu Mulaikah 
dia berkata; Aku mendengar Aisyah membaca ayat: Ingatlah, di waktu kamu menerima 
berita bohong itu dari mulut ke mulut. (An Nuur: 15). 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 16 


1G ر‎ < 4 2 2 A و‎ Z 2 ر و‎ ra 
کک“‎ 2142 ta 2 KAL QZ A £ هو - و‎ 22g Papa La rta VINI 97 DA ANTEP 
اك‎ Oei MEI ل‎ a A المشنى حَدنتا‎ dana SA 
- - JA 7 ور‎ A PA - دم‎ 72 - 
نس‎ LA 5 امعد‎ A? REA se م‎ PN 7 Sau Ja GA arifa? As 
oa أن يشي علي‎ AH 3 هي مَغلو‎ a Jé مو م‎ ks o> y BARANE 

°’ 20 a 09 E MEGAN 22 2 KA AN ار و ر وار‎ A 
. .. + ۵ .2 7 0-4 . 2 2 l g 79 ا‎ 
Ka قات‎ Sena كيف‎ JAN PAN قالتٌ‎ pella الله عليه وَسَلْمَوَمِنَ وجووا‎ ag رسو‎ 

و 


> D a UR PN NA ANO Eyin? LALA Lia 
SKA SIS A الله صل‎ aa SBE 


z 


4 a 


Ken SEMEN SLB SENAI 
Ra TA Ag BAR PAOS SERA MAA A کک‎ 
AYAK KENEN AH اله َه اسان‎ A 


4384. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari 'Umar bin Sa'id bin Abu Hushain berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Abu Mulaikah dia berkata: sebelum wafat Aisyah, Ibnu 'Abbas meminta izin 
untuk menemuinya yang pada waktu itu Aisyah dalam keadan sangat lemah. Aisyah berkata: 
Aku takut ia akan memujiku. Lalu di katakan kepadanya, ia adalah putra paman Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan pembesar kaum muslimin. Maka Aisyah pun berkata: 
izinkanlah ia masuk. Setelah masuk Ibnu Abbas berkata: bagaimana keadaamu? Aisyah 
menjawab, saya dalam keadaan baik-baik jika saya bertakwa. Ibnu Abbas berkata, sebagai 
istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Insya Allah engkau dalam akan selalu dalam 
keadaan baik, beliau tidak menikahi seorang perawan selain engkau. Dan dari langit Allah 
telah membebaskanmu dari tuduhan keji. Ketika Ibnu Abbas pulang, Ibnu Jubair masuk. Lalu 
Aisyah berkata: Barusan Ibnu Abbas masuk, dan ia telah memujiku. Aku ingin sekali bisa 
melupakannya (pujiannya). Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahhab bin 'Abdul Majid Telah menceritakan 
kepada kami Ibnu 'Aun dari Al Qasim bahwa Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhu meminta izin 
untuk menemui Aisyah -dengan Hadits yang serupa- namun dia tidak menyebutkan kalimat: 
'Aku ingin sekali bisa melupakannya.' 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 17 


geeka iá alao KH KAMA ANA > دتا محمد محمد و شف‎ 


FEE SERASA TEE An KA 333233 maa 


Tp pa - 


SE A SE KA pe ا‎ AAA سَقيانة‎ 36 


4385. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Adl Dluha dari Masrug dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia 
berkata: Suatu ketika Hassan bin Tsabit datang meminta izin menemui Aisyah. Lalu Aku 
berkata: Wahai Aisyah, apakah kamu mengizinkan orang ini? Aisyah menjawab: Bukankah ia 
telah ditimpa adzab yang besar. Sufyan berkata: yaitu hilang penglihatannya. Lalu Hassan 
melantunkan syair: Engkaulah wanita yang suci, Hidup tenang tanpa adanya keraguan. Pagi- 
pagi engkau merasa lapar dengan tidak pernah membicarakan keburukan orang lain." 
Kemudian Aisyah menjawab, tapi, bukankah dahulu kamu tidak demikian hai Hassan?" 


Bab: [Bab] Surat An Nuur ayat 18 


A 4 


- 
pend 1 


ESA MEN aa NENG‏ ا بنا يعدي انااد 
NX‏ .1 دي ارد kd Pp an a aea NGE > n NGA‏ 1.5 و 84 رر مم CS‏ ,44 
AGAN AA It a Ie ANA Sa SSS‏ 


HIS í Seil sráz seal JAS Jinis tE e A 


ah A 
GIA EPA عمش عنا ي‎ BENGEN 


A 


Paparan | Jo كان دغر 7 سُول الله‎ ENG iyaa 


ب 


< 
A P. 


4386. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu 'Adi telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Adl 
Dluha dari Masruq dia berkata; Suatu hari Hasan bin Tsabit masuk menemui Aisyah lalu ia 
melantunkan syair: Engkaulah wanita yang suci, # hidup tenang tanpa adanya keraguan, # 
Pagi-pagi engkau merasa lapar karena tidak pernah membicarakan keburukan orang lain.' 
Kemudian Aisyah menjawab, Tapi, bukankah kamu dahulu tidak demikian hai Hassan?" 
Masruq berkata; "Saya bertanya kepada Aisyah, 'Wahai Ummul mukminin, mengapa engkau 
izinkan Hassan bin Tsabit masuk ke rumahmu? Bukankah Allah telah berfirman, (Dan orang 
yang berandil besar (dalam memfitnah Aisyah), maka ia akan memperoleh adzab yang 
besar?. (Qs.An Nuur: 11) Mendengar pertanyaan seperti itu. Aisyah menjawab; "Adzab 
apalagi yang lebih pedih daripada kebutaan? Yang telah berlalu biarlah berlalu, namun 
bukankah sekarang Hassan bin Tsabit berjasa dalam membela Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam? 


Bab: (Bab) Surat An Nuur ayat 31 


9 


GAN beb AN pa re agi Pei PASS 
مه‎ <<a 4 2” 2 GA رور لو ري‎ 
(ERA NA Kon > هنعل‎ Abi ma PSA JENE 

Ge YANG 


4387. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiyyah binti Syaibah bahwa 'Aisyah 
radliallahu 'anha pernah berkata, Tatkala turun ayat: Dan hendaklah mereka menutupkan 
kain kudung kedadanya.. (An Nuur: 31). Maka mereka langsung mengambil sarung-sarung 
mereka dan menyobeknya dari bagian bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka. 


Bab: [Bab] Surat Al Furgaan ayat 34 


23 PN BE NAS AMA محمد‎ PAN EN NA, ES pa Bis 
SAN AAN Era ل‎ tak ETAN A wa 


A 


Z 7, A - 


EAEN مَالْقِيَامَةَكا‎ la عَلْوَجَهِدِيَوَ‎ KES KAL SR A 9 


A 


امسا 


4388. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Yunus bin Muhammad Al Baghdadi Telah menceritakan kepada kami Syaiban 
dari Qatadah Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik radliallahu "anhu 
sesungguhnya seseorang yang bertanya, "Wahai Nabiyullah, bagaimana orang kafir bisa 
dikumpulkan dengan berjalan di atas kepalanya pada hari kiamat?" Nabiyulloh shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Bukankah Dzat yang menjadikan (orang kafir) berjalan dengan 
kakinya ketika di dunia, Maha Kuasa untuk menjadikan dia berjalan dengan wajahnya pada 
hari kiamat? Oatadah berkata: Ya, Demi keagungan Rabb kami. 


Bab: [Bab] Surat Al Furgaan ayat 68 


LA LA PA ra ra eh 
ده‎ NEG 4 į? AKAL لاش دم رجي‎ A 22 ر ل‎ 
Sasa واي لڪنا ي‎ ES رَوَسَليَمَا‎ sada AN عَنّ سفيّانَ قال‎ GPS SAS AM SAS 


1 0 < 4 4 02 ا‎ 5 5 ANG 4 و م‎ 7 
R قال سالك أو‎ ETERA AENT EE 
0 A E r SA 12 وم‎ 24 KP ل )و‎ ng 
SA SEASON ja ASN WASANA Kana الله‎ a 

A 5 


z و‎ Pd FA BA NA ور‎ LERA رر 2+ و‎ A »ع وم‎ 5 > AT Tas 
Wis Ayas Ag DENYA Ja 3JES Sana ل‎ Sena a تقد‎ 
رص‎ 


14 


22 نفس التي َر‎ ps MENGAN d Aan sesa LU Je ول سول اله‎ 
SAYA) 


4389. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Manshur dan Sulaiman dari Abu Wail 
dari Abu Maisarah dari 'Abdullah Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, berkata; Dan 
telah menceritakan kepadaku Washil dari Abu Wail dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dia 
berkata: Aku bertanya, atau Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ditanya, dosa apakah 
yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab: "yaitu kamu menjadikan bagi Allah sekutu 
padahal Dia telah menciptakanmu." Aku bertanya lagi: kemudian apa? Nabi berkata: kamu 
membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Aku bertanya: kemudian apa? Beliau 
menjawab: 'Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu.' Ibnu Mas'ud: Kemudian 
Allah menurunkan ayat yang membenarkan hal itu, yaitu: "Dan orang-orang yang tidak 
menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina...," (Al Furqan: 68). 


2 


SIANG Apa, Aas‏ ابن جرت ع ANANA‏ مناي 
ag‏ ميد بن جير GANG AENG) aki NG eaaa ban Ka Jal‏ 
SAS ARISTA BS MA AE Kana NGA GAENE Aa Aa‏ 


4390. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij Telah mengabarkan kepada mereka dia berkata: Telah 
mengabarkan kepadaku Oasim bin Abu Bazzah bahwsanya dia bertanya Sa'id bin Jubair 


18 


apakah ada taubat bagi orang yang telah membunuh seorang mukmin? Lalu aku 
membacakan ayat: dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 
kecuali dengan (alasan) yang benar... (Al Furgan: 68). Maka Sa'id berkata: Aku telah 
membacakannya kepada Ibnu Abbas sebagaimana kamu membacakannya kepadaku. Dia 
berkata: Ayat ini turun di Makkah, telah dinasakh (dihapus) oleh ayat yang turun di Madinah 
yang ada di didalam surat An Nisa. 


2 4724 


TEH dana EN EME ak A AA 


ada FE, NGGAE las P3 NS YEN jatt 


4391. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Mughirah bin An Nu'man 
dari Sa'id bin Jubair dia berkata, Penduduk Kufah berselisih pendapat di dalam masalah 
membunuh orang mukmin. Maka aku pergi menemui Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu. 
Lalu Ibnu Abbas berkata; ayat itu turun terakhir kali, tidak ada yang menasakhnya 
(menghapusnya) sedikitpun. 


ELP‏ واه z2‏ و 
aara aa‏ 


سم عا م e z? 5 0 AA‏ مه 
Was‏ دمحل تماد ea‏ عَنسَعِيدِ يدبن جبير yea en NI‏ 


2 


SSS IE Ulas KA BIAN Na A) aé AS PTE AI CN 

Hadis 
4392. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
Telah menceritakan kepada kami Manshur dari Sa'id bin Jubair dia berkata, Aku bertanya 
kepada Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma tentang firman Allah: Maka balasannya adalah 
nerakan Jahannam. Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada taubat baginya." Dan mengenai firman 


Allah: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah. (Al Furgan: 
68). Ibnu Abbas berkata: 'Ayat ini turun pada masa Jahiliyah.' 


Bab: [Bab] Surat Al Furgaan ayat 69 


suju Anak) PARTI GS SAS‏ اسن 


3 Su BANI م‎ Ge we و2‎ AS 
MANAN BA NAS مَعَمَدَا‎ PEN FACA AARNE 

ke 27 ng Bagian sf BK LL K z - 7 0 pd Gg. 2 
AM BE NAN PAR في‎ $ SANA حر ماله‎ 


KIAN Á MAI‏ حكن نات ا 
A KANG (‏ 

4393. Telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 

Syaiban dari Manshur dari Sa'id bin Jubair dia berkata; Ibnu Abza berkata; tanyakanlah 


SA A 


kepada Ibnu 'Abbas mengenai firman Allah: "Dan barangsiapa yang membunuh orang 
mu'min secara sengaja maka balasannya adalah jahanam, ia kekal didalamnya." (An Nisaa': 
93) dan firman Allah: dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) 
kecuali dengan (alasan) yang benar.. hingga ayat kecuali orang-orang yang bertaubat... (Al 
Furqan: 68-70). maka aku pun menanyakannya, la menjawab: "Tatkala ayat ini turun, 
penduduk Makkah berkata, kami telah berpaling dari Allah, kami membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah dan kami telah melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lalu Allah 3 
wajalla menurunkan: "Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal 
shalih..." Hingga akhir ayat. 


Bab: [Bab] Surat Al Furgaan ayat 70 


Ta 


D a 


4394. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah mengabarkan kepada kami Bapakku 
dari Syu'bah dari Manshur dari Sa'id bin Jubair dia berkata; 'Abdur Rahman bin Abza 
menyuruhku untuk menanyakan kepada Ibnu 'Abbas mengenai kedua ayat ini: "Dan 
barangsiapa yang membunuh orang mu'min secara sengaja maka balasannya adalah 
jahanam, ia kekal didalamnya." (An Nisaa`: 93) maka aku bertanya padanya, ia menjawab: Ini 
tidak dihapus oleh (ayat) apa pun. Dan tentang ayat ini: "Dan orang-orang yang tidak 
menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar." (Al Furgaan: 68) ia menjawab: 'Ayat 
ini turun tentang para pelaku kesyirikan.' 


Bab: [Bab] Surat Al Furgaan ayat 77 


i DA JAENA NE a Hay ag <$ PAA‏ حَدَكنَا a Aje Anta za‏ قَالَقَالَعَبَد 


ص 22 


A A A A 2 
WPS Só á yai saka a AAN EN En, PAN 


4395. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan 
kepada kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan 
kepada kami Muslim dari Masruq dia berkata: 'Abdullah berkata, "Lima (tanda-tanda) telah 
terjadi: kabut, terbelahnya bulan, (kemenangan) atas Romawi hantaman keras, dan adzab. 
karena itu kelak (azab) pasti menimpamu. (Al Furgan: 77)." 


Bab: [Bab] Surat Asy Syu'ara' ayat 87 


2 2 A2 TAN 


LA هر روي‎ A AA ني عن تأي وذ عن سعد‎ Ga La حد‎ 
BSI SBI PES عَلَيهوَسَلَمْقَالَيَلَقَى‎ PAR AN aa) 
2 PL حرمت‎ YANG فَيَقُو‎ jan 


4396. Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada kami Saudara 
laki-lakiku dari Ibnu Abu Dzib dari Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tatkala Ibrahim bertemu bapaknya, dia 
berkata: Ya Rabbku, Engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa Engkau tidak akan 
membuatku sedih pada hari kiamat. Maka Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku telah 
mengharamkan surga bagi orang-orang kafir." 


Bab: [Bab] Surat Asy Syu'ara' ayat 214 


9 ركع‎ NG A-o ef دعام‎ A 
Ce data ape عَمَرو ب مر‎ 3 SSI, بياث حدتا آي حَذَتْمَا عمش‎ en Nan PAA 
z 2 
APANGA in و اندر عشم تك الاق‎ BJL عو این عاس ر‎ na 
SEA عشي رتك الا قر بين)‎ IS 9) عن اب عباس رضي الله عنما قال لما رلت‎ aa 
PS Bao ب‎ is 5 Lay mL ANA و72‎ ANG و‎ Tua Daan ing ل و‎ 


1 A (3 7 وور و‎ E 
Tr: ass las duda وسو‎ Jae ak SEO 


- - 
c A Asr و‎ 


- 277 ع وو 3ے بر‎ 2127 36 ? Pa 4 
Yara EAEN PAK SAR AS ادي تر‎ Pe 

NI 7 eA A A NA A 2 ala?‏ و 
Ea si,‏ شدي CN EA NG‏ 


SES saba SELAI‏ اوا کت 


4397. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan 
kepada kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata: Telah 
menceritakan kepadaku 'Amru bin Murrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma dia berkata: Tatkala turun ayat: Dan peringatkanlah keluargamu yang terdekat, (As 
Syu'ara: 214). Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam naik ke Shofa dan berteriak memanggil- 
manggil: "Wahai bani Fihr, wahai Bani 'Adi dari keturunan Ouraisy! Hingga orang-orang pun 
berkumpul dan apabila ada di antara mereka yang tidak bisa hadir, mereka mengutus utusan 
untuk menghadirinya. Demikian juga Abu Jahal dan orang-orang Ouraisy pun berdatangan. 
Beliau bersabda: 'Apa pendapat kalian jika kuberitahukan kepada kalian bahwa pasukan 
berkuda dari musuh di balik lembah ini akan menyerang kalian apakah kalian akan 
membenarkanku (mempercayaiku)? Mereka menjawab: Tentu, karena kamu tidak pernah 
berdusta. Lalu beliau berkata: 'Sesungguhnya aku memperingatkan kalian akan adzab yang 
berat. Maka Abu Lahab berkata: 'Apakah untuk ini engkau mengumpulkan kami?! Celakalah 
kamu! ia berkata: Maka Allah azza wa jalla menurunkan "Binasalah kedua tangan abu Lahab 
dan Sesungguhnya dia akan binasa." (OS. Al Lahab: 1). 


E 2% PLEA Aa 2 2 KH 39 | Êsa و ملاع‎ -A4 ر اي عو‎ 
بن‎ Ana sean REIESE a عن‎ Sina حَدَتْمَا أب‎ 


- 
A 2r A 2 


NK e Nanas AE ISI gan ET PA الو‎ 


ÉS 


S Esa RS ena NETE قال يام‎ Can FI 
2 ر‎ 
(Tn ENAK Ia phia بني‎ 


= 


& an Pen Zgo NB 
aaa EA ya ARE RS 


IM 


NA SAS KAYA D ANA KA 
AN NAN a AN 


A 


4398. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dan 
Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bahwa Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri ketika diturunkan kepadanya ayat: Dan peringatkanlah keluargamu yang 
terdekat. (As Syu'ara: 214). Beliau bersabda: "Wahai orang-orang Quraisy, -atau ucapan yang 
serupa dengannya- belilah diri kalian dari Allah, saya tidak mampu menolong kalian 
sedikitpun dari Allah, wahai Bani Abd Manaf, saya tidak mampu menolong kalian sedikitpun 
dari Allah, wahai Abbas bin Abdul Muththalib, saya tidak mampu menolong kamu sedikitpun 
dari Allah, wahai Shafiyah bibi Rasulullah, saya tidak mampu menolong kamu sedikitpun dari 
Allah, wahai Fathimah binti Muhammad mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan dari 
hartaku, saya tidak mampu menolong kamu sedikitpun dari Allah." Diriwayatkan pula oleh 
Ashbagh dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab. 


Bab: [Bab] Surat al Qashasha ayat 56 


GIE Sea يِوَسَلَم‎ AIA LI عار شو‎ AE BEA 


4 
Sat 


Haha fsi A9 e ايء‎ IBAN KAN 
A 


s 


ع١‎ \ 


A A A5 aa Alah AN 
si D ks Sena G ki AN SAT 


GAS BEN pala pak Éh إلا قال قال رسو کک‎ 


KIE A IBN افأ‎ aS EA MAKAN PAN Ga N 
YE MEA کو کڪ اي ري مَنَيِمَام)‎ sah bas KÊN) das 
ANG NG La امل امرك‎ Na a 
KAL BEE ELAI ال ڪلام‎ Par SAN a 
SAN AAA a (أتمردوة) يَتَقَاوَ‎ ag PAN وَاحِدَُوَعَنَاجْتِئَا‎ 
Aan Lea Gea وَالشْهَابُف‎ EN MAA ya sala JE akas a san Gan 


(ika REG AAA D 23 LN ىو‎ SEN BEN AAN 
Ku, AAA E WI NA AAN سك کلماع ر ت افق مات لاعس‎ 


22 26 .?2 2 2 Faz DA PA 47 8 A - eh D 9 4 2 7 12 782 
RK کو مارا زنک في‎ AAA AG 


A 


11 l 2 1 2 ó tx 5 3 <? A rP <? 1 
رَأوًاللة [ يبط الرَرقَلمَندشاء‎ PAKA WA pengen Kp. 
عليه‎ An CA 3 2 MUT wo يقدر) يو‎ 


4399. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab dari 
bapaknya dia berkata; 'Saat Abu Thalib sekarat, nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk dan 
di dekatnya ada Abu Jahal dan 'Abdullah bin Abu Umaiyah, nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Paman! Ucapkan: LAA ILAAHA ILLALLAAH sebuah kalimat yang akan aku jadikan 
sebagai pembela untukmu disisi Allah 'azza wajalla." Abu jahal dan 'Abdullah bin Abu 
Umaiyah berkata: Hai Abu Thalib! Apa kau membenci agama 'Abdul Muththallib? Keduanya 
terus mengucapkannya hingga Abu Thalib mengucapkan sesuatu diakhir kata-katanya yang 
menunjukkan ia berada diatas agama 'Abdul Muththallib lalu nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang 
darimu." Kemudian turunlah ayat "Tidak patut bagi nabi dan orang-orang yang beriman 
memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik meski mereka memiliki kekerabatan 
setelah jelas bagi mereka bahwa mereka adalah para penghuni neraka jahim." (At-Taubah: 
113). Dan berkenaan dengan Abu Thalib Allah menurunkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ayat: "Sesungguhnya engkau tidaklah memberi petunjuk kepada orang yang kau 
cinta." (Al Gashash: 56). 


Bab: [Bab] Surat al Qashasha ayat 85 


IAI PETA Segih anaa NGANG GIE ماتلا‎ AA SS 
SSI HAH 


4400. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Telah mengabarkan kepada 
kami Ya'la Telah menceritakan kepada kami Sufyan Al "Ushfuri dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas 
mengenai firman Allah: Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum- 
hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali (al Oashshas: 
85). Ibnu Abbas berkata: Tempat kembali yang dimaksudkan yaitu Makkah. 


Bab: [Bab] Surat Ar Ruum ayat 39 


18 Gaye KAN NE TA 5 ENI SE عمد‎ na 


a Laf ع الْمُتَافقينَ و‎ Gitaa 353 A Sen GLS ME K 
TE AE a NG قجس‎ nah AG دو‎ ALAN SUS jab گام‎ NEGE Gya badi 


SAE Ke ITB BALA ATA YUNI gas la gga a A کولم تنكم ليقلا‎ 5 
PX) 23 م‎ LAN kz san 2 Ke, 4 Pt 
قَدَعَا‎ UNI AN gala AS 83) 5 (ii َامِنَ‎ a 3 Sa MAH elas 


Pa 


TAG A 


S D 7 sre F PA z 3 PA 7‏ 8 ر 
EA BATAK ZA -2 INA AL‏ ب کو وا اه کرو RAK LA A‏ ل ب Ga‏ 
> و 5 الور 2 Pd‏ و Ala Z £? 5 A a‏ - 
BA PN SANG A ss aa MA Ga sab‏ 


2 
2277, 


TAN NAN LOA Cel NGGAE Alza Aara 
Gêsang AAA 566) a يا محمد جت تام ا بص اة الرَ‎ BIA بو‎ 


BALA Ka و ماه‎ a, Ka x A 2 لكو‎ BA درو‎ Laa a NG 
g hja N AAS قۇلوعاپدون) أ‎ Jerai EL SS ارتب‎ 


ی کے 2 


Ag رو‎ ARA 2 رو 3 << 4 ?- رو ر‎ aa a 120 22 1 2 
PAGE NAD يوذو‎ KN Asa JA UNA KN 
ea ِو سه‎ DP T 2.4 


4401. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Manshur dan Al 'Amasy dari Abu Dluha dari 
Masrug dia berkata: Ketika ada seorang laki-laki berpidato di depan suku Kindah seraya 
berkata, Pada hari kiamat kabut akan menghalangi pendengaran dan pandangan orang- 
orang munafik, dan orang-orang Mukmin akan diserang hawa dingin. Maka dengan marah 
Ibnu Mas'ud yang tadinya sedang bersandar, merubah posisinya dan duduk lalu berkata, 
Orang yang mengetahui sesuatu hendaklah ia mengatakan apa yang diketahuinya. Tetapi 
jika tidak tahu hendaklah ia mengatakan, Allahu 'A'lam. Karena termasuk dari Ilmu adalah 
mengatakan Allah A'lam terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya. Sesungguhnya Allah 
berfirman kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak 
meminta upah sedikitpun padamu atas da'wahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang 
yang mengada-ada." (Shaad: 86). Dan sesungguhnya orang-orang Ouraisy tatkala enggan 
menerima Islam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendoakan bagi mereka: Ya Allah, 
timpakan kepada mereka tujuh tahun kelaparan sebagaimana yang telah menimpa Yusuf. 
Maka mereka pun ditimpa tahun kelaparan hingga mereka binasa karenanya, mereka makan 
bangkai, tulang, dan seseorang dari mereka melihat antara dirinya dibumi dan langit seperti 
ada kabut. Lalu Abu Sufyan datang seraya berkata; 'Ya Muhammad, engkau datang 
memerintahkan kami untuk menyambung silaturrahmi, namun kaummu sekarang telah 
binasa, maka mintakanlah kepada Allah keselamatan. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
membaca: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi 
manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami 
azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Hingga ayat: "Sesungguhnya (kalau) Kami akan 
melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. (OS. 
Addukhan 10-15), Bagaimana siksa itu akan dilenyapkan dari mereka pada hari kiamat 
sedangkan mereka kembali kepada kekafiran. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah: 
Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. 
Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. (Ad Dukhan: 16). Yaitu pada perang Badar. 
Sedangkan Lizaaman (Al Furgan: 77), juga berarti perang Badar. Alif Laam Miim. Telah 
dikalahkan bangsa Rumawi di negeri yang terdekat. dan mereka sesudah dikalahkan itu akan 
menang. (Ar Ruum: 1-3). Dan kemenangan Ramawi telah berlalu. 


Bab: [Bab] Surat Ar Ruum ayat 30 


A - 


EEA 253‏ 2-2% رو coru‏ 2 > 2 4 2 س ا A‏ ر Kp‏ رودو م Para‏ 
CAN NE NE SS‏ عن ال هري قال ا خرن أ بو WITA NE SANA‏ 


7 ای 


Pr‏ كول roal, ANG ANGAS‏ 0 لي و زر SN,‏ مه 
هر ي 53 ضی الله نه قال قال 5 سول الله صل الله عَليَهوَسَلممَامِنَمَۇلوإلا يولعلا san!‏ 333 21 


1 


Feie تُحِسُونَفِيَامِنَ‎ JANGGA AR MAU انه أو مَس انه‎ 3 ass 
ANN BAN Jos SILAM قَطر‎ ANA kab) d) si) 

4402. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata: Telah mengabarkan 
kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) 
melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah). Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan 
membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi -sebagaimana hewan yang dilahirkan 
dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka, apakah kalian merasakan adanya cacat? ' 
kemudian beliau membaca firman Allah yang berbunyi: "..tetaplah atas fitrah Allah yang 


telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah." 
(QS. Ar Ruum (30): 30). 


Ai 
3 


Bab: [Bab] Surat Luqman ayat 13 


3G‏ ور 


? DARA AA AAA AA 9 د‎ „‰۶ ¢ 253 2 PAS 
7 ا‎ - 4 AA 2 < سر و‎ í AI 50 هه‎ 
er شق ذلك على‎ AS AI saa قَالَلْمَائرَتهَذْوالآ يه الذِينَ‎ 


2 
. 
7 
- 


SE IE قال سول الل‎ il BL) pala TE JGA EA Je 


Z 


AA أن 3 ان‎ en mn 
As ك طلم‎ ENG) ILY BISNIS) 


4403. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al Gamah dari Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata: 
Tatkala turun ayat: Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka 
dengan kezaliman.... (Al An'am: 82). Maka hal itu terasa berat bagi para sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, mereka berkata: Siapakah di antara kami yang tidak pernah 
mencampuri keimanannya dengan kezhaliman? Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Bukan itu maksudnya, bukankah kalian pernah mendengar perkataan Lukman 
kepada anaknya Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezhaliman yang besar?. (Lugman: 13). 


Bab: [Bab] Surat Lugma ayat 34 


1G 
A 0 


Ne 


MI. - SIN AA 2 5 A? 4 Z At A5 0 او‎ A 
ia جل يَمَسَى فقال يَارَسُو‎ Ses) GUNG GG 596 Aa MAA 


1 


WI ASN AI Haa aa pa ALS sa Yasa ah BSI 


Za r 


Eg DI الله‎ esa Su Lý 
Ép تكن كر‎ ay PERTE Nas AAEE Asa 


A 


w 


nur GA E A E قَالَيَارَسُولَاللَّهمَ‎ 
La NG GAN اا كان الْحقًاةالعاةر ءوس‎ Lu من أ‎ ISS SA ARAS PA 


5% 


Apa ipui SELANG BAN PANGAN AT أَشْرَ‎ 
PA AAS Ja pa AJENGAN اصرف الو جل قال ر دواع قادو ا لواقم رَو‎ 


4404. Telah menceritakan kepadaku Ishaq dari Jarir dari Abu Hayyan dari Abu Zur'ah dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang berada bersama kami, lalu 
datanglah seorang laki-laki dengan berjalan kaki, lantas bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah 
iman itu?" beliau menjawab: "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-Nya, para Rasul-Nya, 
kitab-kitab-Nya, dan hari akhir." Lalu ia bertanya lagi; Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?" 
Beliau menjawab: "Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun, menegakkan shalat, menunaikan zakat, dan puasa di bulan Ramadlan." 
Kemudian ia bertanya lagi; "Wahai Muhammad, apakah Ihsan itu?" beliau menjawab: 
"Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak dapat 
melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu." la bertanya lagi, "Kapan hari kiamat datang?" 
beliau menjawab: "Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu dari orang yang 
bertanya, namun aku akan memberitahukan kepadamu tanda-tandanya; 'Apabila Seorang 
budak perempuan melahirkan anak majikannya, di antara tandanya juga: "Orang yang 
bertelanjang kaki dan dada menjadi pemimpin manusia. Itulah diantara tanda-tandanya. Ada 
lima hal yang tidak dapat mengetahuinya kecuali Allah saja: Sesungguhnya Allahlah yang 
mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, kapan turunnya hujan, dan mengetahui apa yang 
ada di dalam rahim-rahim ibu. Kemudian orang yang bertanya tadi pergi. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: 'Panggilkan orang itu! Maka para sahabat itu mencarinya untuk 
memanggilnya namun mereka tidak melihat sesuatu pun. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Sesungguhnya itu Jibril, dia datang untuk mengajari manusia perkara 
agamanya.' 


23 SALA 2 Í Ma LN AA 9 22 ےار‎ 
A اللي صل ا‎ o 5 عَمَرَأَنَأْبَامُْحَذَْنهأنَعَبَدَاللَّهبْنَ عْمَرَ‎ 


(الَقَيّب نش قر SEMASA Yi‏ 


4405. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahab dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Umar bin Muhammad bin 


Zaid bin Abdullah bin Umar bahwa Bapaknya menceritakan kepadanya: Sesungguhnya 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Kunci-kunci perkara ghaib ada lima." lalu beliau membaca ayat: Sesungguhnya hanya pada 
Allah sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat.. (Lugman: 34). 


Bab: [Bab] Surat As Sajadah 17 


2 و‎ AAN 


TEA عن أَبي هْرَيَرَكَرَضِي‎ ANE GE حَدَتْمَاسُفَيَانُ‎ ANAKÉ WA Ba Gi 


VE BENCANA, JII as PN TN pe 

7 16 2 ku T, 5 ر‎ 762 
Ia NGA A SS بو هْرَيْرََاقَرَجو |إِنَسِدَمَ‎ IE sês dji LEE 
KLATEN ANN PSI NYENG saa 


z P4 


PEN PEN ANU 


4406. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: 'Aku telah 
menyiapkan bagi hamba-hambaku yang shalih sesuatu yang belum pernah dilihat mata, 
belum pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas dibenak manusia.' Abu Hurairah 
berkata: Jika kalian mau, bacalah ayat: "Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang 
menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan 
(As Sajdah: 17)." Dan telah menceritakan kepada kami Ali dia berkata: Telah menceritakan 
kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah dia berkata, Allah berfirman: -dengan redaksi yang sama-. Menurut riwayat Sufyan 
dia berkata: Apakah itu? 


a A 
PIN Jan ول اعا أَعَدَدْثَلِعِبَادِي الصَّالِحِينَمَالَا‎ PAR Pa SA: 
siya Al ak َف‎ ATA Pp Ap AN Puisi SML dan 


< e A - ع 2 سام 2 و ع . دعو‎ 
SM ii sale gê ENI بو‎ 1g Medan AKAN 
A 

ME 


4407. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Nashr Telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman: "Aku telah 
menyiapkan bagi hamba-hambaku yang shalih sesuatu yang belum pernah dilihat mata, 
belum pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas dibenak manusia." Sebagai 
simpanan, biarkan apa yang diperlihatkan Allah pada kalian." Lalu beliau membaca ayat: 
"Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai 
balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan (As Sajdah: 17). Abu Mu'awiyah 


berkata: dari Al A'masy dari Abu Shalih, Abu Hurairah membaca dengan lafazh 'Ourraat 
A'yun.' 


Bab: [Bab] Surat al Ahzab ayat 6 


SIS AK yA Aa Segi SALA SAS HAN, He) Ist 


IAT ye ea SALA صل‎ NELLA Pena 


2 
LA 


Dab KB (pakan PN KAN KAA DN 


“3, 


AN sah, skali AAL UP تُمُعَصَبَتُهُمَنَ‎ ANG 


4408. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Fulaih Telah menceritakan kepada kami Bapakku dari Hilal bin Ali dari 
Abdurrahman bin Abu 'Amrah dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dia berkata: "Tidaklah ada seorang mukmin kecuali aku lebih utama atas dirinya 
baik di dunia maupun di akhirat, bacalah jika engkau mau: "Nabi itu (hendaknya) lebih utama 
bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.. (Al Ahzab: 6), " maka seorang mukmin 
manapun yang meninggal dan meninggalkan harta maka hendaklah ahli warisnya 
mewarisinya, dan barangsiapa meninggalkan hutang atau keluarga maka hendaklah ia 
datang kepadaku karena aku adalah walinya." 


Bab: [Bab] Surat al Ahzab ayat 5 


Jeena ZAA? م‎ 12 Aqa > ےو ا‎ 159. Sea ےک‎ 


WENG‏ ر 


0 suda ag das KANGA PN en PE Seni 
Ae ا م هو‎ YA NT NI Re 


4409. Telah menceritakan kepada kami Mu'ala bin Asad Telah menceritakan kepada kami 
Abdul 'Aziz bin Al Mukhtar Telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dia berkata; 
Telah menceritakan kepadaku Salim dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma bahwa Zaid 
bin Haritsah mantan budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa kami panggil dengan 
Zaid bin Muhammad hingga Allah menurunkan ayat: "Panggillah dia dengan nama bapak- 
bapaknya, karena hal itu lebih adil di sisi Allah." (QS. Ahzab 5). 


Bab: (Bab) Surat al Ahzab ayat 23 


Pei NA Kh Aa h, pse 


ul SAS ana Tlah log is AIEEE مالك رضي‎ 
MERASA 


4410. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Abdullah Al Anshari dia berkata, Telah menceritakan kepadaku 
Bapakku dari Tsumamah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dia berkata: "Kami melihat 
ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin An Nadir, yaitu ayat: Di antara orang-orang 
mukmin itu terdapat orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada 
Allah, (Al Ahzab: 23). 


AÁ NG á RN Laka AH PAS‏ حَارِجَهُبَنْرَيدِبْنِكَابتٍ أن رد تابيج 


[4 


ak SS 0 NG NG SANA‏ أََمَعْرَسُولَ الله 


LA 
2 - 


KA ae AA TER Pa Pe 232 el angan 


xie ALE en ine baliya) جين‎ MEGA TAMAN 


4411. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri dia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Kharijah bin Zaid bin Tsabit bahwa 
Zaid bin Tsabit berkata; Tatkala kami mencatat ayat-ayat Al Qur'an dari beberapa Mushaf, 
aku kehilangan satu ayat dari surat Al Ahzab yang aku sering mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam membacanya. Aku tidak menemukannya dari siapapun kecuali 
hanya dari Khuzaimah Al Anshari, orang yang kesaksiannya dianggap oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam sebanding dengan kesaksian dua orang laki-laki. Yaitu ayat: Di 
antara orang-orang mukmin itu terdapat orang-orang yang menepati apa yang telah mereka 
janjikan kepada Allah, (Al Ahzab: 23). 


Bab: (Bab) Surat al Ahzab ayat 28 


PEN AE Ka ISA AANG PN EA DA NGA KAYU Pi KS 

AN SEA ala A SI‏ الَمعَلَيوَسَلَّمجَاءَهَاحِينََمَرَهُ 

NGALANGI PAN EITAN ad Sua شو ل‎ Sg hisi اله أن رازو‎ 

+ تَدَكَالَ‎ DP افوقالت‎ Fa AGE أن ابو يلم يكو‎ IE Ss A حَنَّى‎ Jo 
A Bea اد‎ Cap NG A 2 7 

7 قان أرِيدا‎ Esa ang, Ban EN PSIM IA NAN, 

PAN, 33 


4412. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman 
bahwa Aisyah radliallahu 'anha -istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- mengabarkan 
kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah mendatangi Aisyah ketika 
Allah menyuruhnya untuk memilih (cerai atau tetap bersama) para istrinya, beliau memulai 
denganku. Beliau bersabda: "Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat 
penting, karena itu, janganlah kamu terburu-buru menjawabnya sebelum kamu 
bermusyawarah dengan kedua orang tuamu." Dia (Aisyah) berkata: Beliau tahu benar, kedua 


orang tuaku tidak akan mengizinkanku bercerai dengan beliau. Dia (Aisyah) melanjutkan: 
Kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman: "Wahai Nabi, katakanlah kepada 
istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah 
kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang baik, 
dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah 
menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan di antara kamu'. Al Ahzab: 28). 
Aisyah berkata: Apa untuk yang seperti ini saya harus minta musyawarah kepada kedua 
orang tuaku?, sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat. 


Bab: [Bab] Surat al Ahzab ayat 37 


Me Ina a DAN a جم‎ NG KE 4 AKAVA 


27 2. 


Ia oú; در‎ Laga كف قاد‎ aa Kantin 
Ben 


4413. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Telah menceritakan 
kepada kami Mu'alla bin Manshur dari Hammad bin Zaid Telah menceritakan kepada kami 
Tsabit dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa ayat ini: "Sedang kamu menyembunyikan 
di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya.. (Al Ahzab: 37). Diturunkan berkenaan 
dengan Zainab binti Jahsy dan Zaid bin Haritsah. 


Bab: [Bab] Surat al Ahzab ayat 51 


KA عَنَأبِيدِعَنَعَابِشَدَرَضِيَ ال‎ MEI En EA بو‎ MEI AL SI 


- 
“ 


PA 7 7 -‏ 
ر رو عو و 


HAWA ie SAI laka sak ên Napas, AAN AN HS 
ME LA ASIN و ي‎ AA جى مَ ند‎ AIA AIA 
De MANA sesi عَلَيَكَ)‎ 


4414. Telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Yahya Telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah, Hisyam berkata: Telah menceritakan kepada kami dari Bapaknya dari Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata: Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan 
dirinya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, saya berkata: Apakah seorang wanita 
menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Azza Wa Jalla menurunkan ayat: "Kamu boleh 
menangguhkan (menggauli) siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) 
dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini 
untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa 
bagimu...." (Al Ahzab: 51). Saya (Aisyah) berkata: Demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu 
kecuali sangat cepat memenuhi keinganan anda. 


SA عَنَمُعَاكَةَعَنَعَايشَدَرَضِيَ‎ AFA age JS دا ان و ا‎ 
A دده‎ Wih 

pat AN Ibas, Matan bas AN 333 23235 3 P AES AN Jas ANG A3 

59 udii {síi TATORT إِلَيَكَمَنَتَمَاءُوَمَنَ‎ 3 AA AKS 


2134 اا‎ {z n Rok 0 A an وحار يلك‎ TA e 37 و‎ 0 z 
الها نأو تْرَعَلَيَكَأْحَدَاتَابَعَهعَبَادْبْنَ‎ Sa د يفن‎ BIS SINI ES i 


Z Ay LNG. 


4415. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah Telah mengabarkan kepada kami 'Ashim Al Ahwal dari Mu'adzah dari Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa meminta izin kepada 
kami jika tiba giliran beliau bersama salah satu istrinya setelah turunnya ayat: "Kamu boleh 
menangguhkan menggauli siapa saja yang kamu kehendaki di antara mereka dan boleh pula 
menggauli siapa saja yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk 
menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai maka tidak ada dosa 
bagimu...." (Al Ahzab: 51). Maka Mu'adzah bertanya Aisyah: Apa yang kamu katakan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau meminta izin kepadamu? Dia menjawab, Aku 
katakan kepada beliau jika hari itu hari giliranku, maka saya tidak akan memberikannya 
untuk yang lain. Hadits ini diriwayatkan pula oleh 'Abad bin 'Abad dia mendengar 'Ashim. 


Bab: [Bab] Surat al Ahzab ayat 53 


PERKATAAN esa PENG NE AE, TE AA SAS 

Atlas TAI Sel مني‎ Hall AS SA PE ma ági 

4416. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 

dari Humaid dari Anas dia berkata: Umar radliallahu 'anhu berkata: "Ya Rasulullah, di antara 

yang menemui engkau ada yang baik ada juga yang jahat, maka alangkah baiknya sekiranya 

engkau menyuruh para ummul mukminin memakai hijab. Maka Allah pun menurunkan ayat 
hijab." 


Jua 5 ALI sisa ie مُعْكَمِمُ ر بَنُسْلَيَمَانَقَالَنَعِعَتٌ‎ SS SEN ÁN E EE 
CN AAN, . TANGAN Ag SANG E 


a 


GKG Si TA Fals abs CAS داهو‎ 95 BISA gedé A ai A 
ملم اموا‎ SANGE Ega AE صل‎ NG KEN امقام‎ 
JENIS SA ALA SA يهو سم‎ Dea Gee 


35 


BIAN PN TES PA MAY AI الجا ب كيني و‎ A 


4417. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ar Ragasyi Telah 
menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dia berkata: Aku mendengar Bapakku 
berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Mijlaz dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
dia berkata: Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsy, 
beliau mengundang orang-orang, lalu beliau menjamu mereka, mereka pun menikmati 
hidangan tersebut, kemudian mereka duduk dan berbincang-bincang." Lalu beliau merubah 
posisi seakan-akan ingin berdiri, namun orang-orang tidak juga berdiri, ketika beliau berdiri 
maka orang-orang pun ikut berdiri." Setelah itu tiga orang duduk lagi. Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam datang dan hendak masuk ke kamar Zainab, namun orang-orang masih tetap 
duduk-duduk, setelah itu mereka berdiri dan beranjak pergi. Anas berkata, Lalu saya 
mengabarkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa mereka sudah beranjak pergi." 
Kemudian beliau masuk dan saya mengikuti beliau masuk, lantas beliau menurunkan kain 
tirainya antara saya dengan beliau." Lalu Allah Azza Wa Jalla menurunkan (ayat): "Wahai 
orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi.... (Al Ahzab: 53). 


TA ASN دغ َع أن‎ BEA س يمان بن حر ب‎ SS 


A 


3G ~ 


ا JIE Mera‏ وشو لقصل أن 


A 


xl Tenan BASE PEG AN ES PO EA GRESS Ia sae 


Pe WE perih MA SAI 363 aa sp Ghar FA Ar. 3 
3 ES P Jk Ex da ben SAKA 5 z Sea 
(al 


4418. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Oilabah, Anas bin Malik berkata: Aku orang yang lebih 
tahu tentang ayat hijab ini, yaitu ketika Zainab binti Jahsy dihadiahkan kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Suatu ketika Zainab bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam di rumahnya, beliau membuat makanan lalu mengundang orang-orang. Kemudian 
mereka pun duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
sengaja keluar masuk, namun mereka masih duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Maka 
Allah Ta'ala menurunkan ayat: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 
rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu- 
nunggu waktu masak makanannya..., hingga ayat: maka mintalah dari belakang tabir. (Al 
Ahzab: 53). Maka dibuatkanlah tabir dan orang-orang pun beranjak pergi. 


PISA 5 EP حَدَتْمَاعَبدالْعَزِيرِ‎ E PANAS 
256: KANGGE KAG MAN PS TA 
GEA SEGi يخر جو‎ 35 AS يجي قوم قبا‎ Pn يلوو‎ 
E في المَيَتِ‎ PS هُط‎ EN بقيٰ‎ Sa gh NG SAGA 


ANN LA SA ISA PERAK AES NGA‏ خم ال 
AS NAS NAN LS‏ ت هك بار ك انك رى حجر ذاه كله يفول 


ر ر رو 


Ia إا‎ a NARA NIA Sa Sa SN A Asa 
aa شَدِيدَالْحَيَاءِفَكَرَ‎ A2 SAN 33 PAS 3 3 
A 4 


TAN saja کی اوح ر‎ i5 la na nana 


r 


SN ANE Tia Mena 


4419. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits Telah menceritakan kepada kami Abdul "Aziz bin Shuhaib dari Anas radliallahu "anhu 
dia berkata: ketika Nabi shallallahu "alaihi wasallam menikah dengan Zaenab binti Jahsy, 
beliau membuat makanan yang terbuat dari roti dan daging. Lalu aku mengutus penyeru 
untuk mengundang makan-makan. Kemudian datanglah suatu kaum, mereka makan lalu 
keluar lagi. Setelah itu datang lagi satu kaum, setelah mereka makan, mereka pulang. Aku 
terus menyeru hingga tidak ada lagi yang dapat aku undang. Aku berkata, Ya Nabiyullah, aku 
sudah tidak mendapatkan orang yang dapat aku undang. Beliau bersabda: 'Angkatlah 
makanan kalian.' Namun disana ada tiga orang yang sedang berbincang-bincang. Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam keluar ke kamar Aisyah seraya berkata: Assalamu'alaikum wahai 
ahlu bait warahmatullah. Aisyah menjawab, Wa 'Alaikassalaam warahmatullah, bagaimana 
kamu mendapatkan istrimu? Semoga Allah memberkahi anda. Beliau berkeliling ke kamar 
seluruh istri-istri beliau dan mengucapkan kepada mereka sebagaimana yang beliau ucapkan 
kepada Aisyah, demikian juga mereka menjawab sebagaimana Aisyah menjawab. Kemudian 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam kembali, namun tiga orang itu masih tetap berbincang- 
bincang di rumah beliau. Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat pemalu. Lalu 
beliau pergi lagi ke kamar Aisyah, aku tidak tahu apakah aku sudah mengabarkan kepada 
beliau atau belum bahwa kaum tersebut sudah pulang semua. Lalu beliau kembali hingga 
tatkala beliau melangkahkan kakinya di pintu kamar, beliau menutupkan tabir antara aku 
dengan beliau, dan pada waktu itu turun ayat hijab. 


ANGAS IG WA و‎ ANIK, 2 ع و ملع لو داه م ر ص‎ 2 2 PA 
SHA NI AN SENECA LA حَدَتْنَاِسَحَاقٌ‎ 


O en PATI AAN 


ai TAAT AIA Alaa kna ai NG Can PN AA send) 


رر ^ 3 7 PAR 957 A ST‏ س GT DLI Ant‏ ر 
وَيَدعونَلهَفَلمَارَ Sa LE VPE denda‏ 
Ta.‏ 7 ا او ے ے ار ai 2 2 ora Ler‏ و k‏ 7 

ARIES aka yag ANA SEA‏ تام NUN‏ ريا IBI‏ أخبرته بخروجهما 
Papi A‏ 2 م 2 A‏ 22 


- 
MA 


AA 0 ام‎ ML 9 1ج كت‎ f Asr Ka ZZ 82 و ور ممه‎ 
PANAI اذ نزلت ا ية الجا‎ KENA IN SENI PA 


Aka yaa ae BEAN ANA pita خْمَكَايَحْبَى‎ 


FE 


4420. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur Telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah bin Bakr As Sahmi Telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radliallahu 
'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah ketika 
menikah dengan Zainab binti Jahsy. Orang-orang pun merasa kenyang dengan roti dan 
daging. Kemudian beliau keluar ke kamar semua Ummul Mukminin, sebagaimana yang biasa 
beliau lakukan. Beliau mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun menjawab 
salam beliau. Beliau mendo'akan mereka, sebaliknya mereka pun mendo'akan beliau. 
Tatkala beliau kembali ke rumah, beliau melihat dua orang laki-laki sedang berbincang- 
bincang di rumah beliau. Melihat hal itu, beliau kembali dari rumahnya. Dan tatkala kedua 
orang itu melihat Nabi shallallahu "alaihi wasallam kembali, mereka akhirnya cepat-cepat 
pulang. Aku tidak tahu, apakah aku telah mengabarkan kepada beliau atau belum, mengenai 
kepulangan kedua orang itu. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kembali dan masuk 
ke rumah beliau seraya menutupkan tabir antara aku dan beliau. Pada waktu itu turun ayat 
hijab. Ibnu Abu Maryam berkata: Telah mengabarkan kepada kami Yahya Telah 
menceritakan kepadaku Humaid dia mendengar Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


ENGGA الله‎ Ge LA ant ln SALA KES abis 
BT BASA IA الَْحجَا ب لحا جتها و‎ jeans َر تسو‎ 
قان قات‎ ine ي كيف تَر‎ Pancar Ka PA و اب قال‎ SA 


IBI ون يدو‎ KTI ag 9 A AAA ah 


BEAN SAE BL ANA ESA مر گدَا و‎ T لم‎ AIA 
ce جو كاك‎ Naa ذو‎ 1564 5 Jan 3 Gos 


4421. Telah menceritakan kepadaku Zakaria bin Yahya Telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Pada suatu 
ketika Saudah keluar untuk hajatnya sesudah diwajibkannya hijab atas para wanita." la 
berkata; "Saudah adalah seorang wanita yang tinggi besar sehingga mudah sekali orang 
mengenalnya." Kemudian Umar melihatnya, dia pun memanggilnya; Wahai Saudah! 
Sungguh saya bisa mengenalimu, jika kamu keluar maka lihatlah bagaimana kamu keluar." 
Akhirnya Saudah berbalik pulang kepada Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam yang ketika 
itu beliau sedang makan malam di rumahku, ditangan beliau ada sepotong daging. Saudah 
pun masuk seraya berkata; Ya Rasulullah, Aku keluar untuk keperluanku, lalu Umar berkata 
begini dan begitu kepadaku. Aisyah berkata; Lalu Allah mewahyukan kepada beliau dan 
ketika wahyu telah tersampaikan padanya sepotong daging tersebut masih terdapat di 
tangan beliau tanpa beliau letakkan. Kemudian beliau bersabda: "Telah diperbolehkan bagi 
kalian untuk keluar dalam rangka memenuhi hajat kalian." 


Bab: [Bab] Surat al Ahzab ayat 54 


MAE -Ñ Farki,‏ 8577 و و 
Ga NGGEN LAB NE AG A SI SA‏ 
3 


SANA SETIA SAS LAN HG 


A 


2 


Ser PES aa kasad Ade 


P 


AKK Ga ASI BIA ALS a اللا‎ ELANG IN 
Gg AE Eni kau 5 عَلَيْهِوََلَم‎ TA án Jo NGAKEN A KAN] 


ES JIE لقا‎ IÉ الََعَب‎ i a p ال جُ ليس هو ار صني وڪ‎ 
AN a Bn NING 2 مينك قال‎ 
4422. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri Telah menceritakan kepadaku Urwah bin Jubair bahwa "Aisyah radliallahu 'anha 
berkata: bahwa Aflah, saudara Abu Al Ou'ais datang meminta izin untuk menemuinya 
setelah turunnya ayat hijab, Abu Al Ou'ais adalah ayah 'Aisyah dari susuan, Aisyah berkata: 
saya tidak akan mengizinkan Aflah masuk menemuiku sehingga saya meminta izin Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam terlebih dahulu. Karena bukan saudara Abu Al Ou'ais yang 
menyusuiku, tetapi istrinya yang menyusuiku. Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
datang, saya berkata; Wahai Rasulullah, sesungguhnya Aflah, yaitu saudara Abu Al Ou'ais 
telah datang minta izin untuk menemuiku, namun saya menolak mengizinkannya sebelum 
aku meminta izin kepada engkau. Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Apa 
yang menghalangimu dari mengizinkan pamanmu?" Aisyah berkata, Ya Rasulullah, dia 
bukanlah yang menyusuiku, tapi istri Abu Al Ou'aislah yang menyusuiku. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Izinkanlah ia, karena sesungguhnya ia adalah 
pamanmu, maka kamu akan beruntung.' Urwah berkata: Oleh karena itu Aisyah berkata, 
"Jadikanlah mahram saudara dari sesusuan sebagaimana kalian menjadikan mahram 
saudara dari keturunan." 


Bab: [Bab] Surat al Ahzab ayat 56 


SEE ANISA San SI 


A 


0 


PENOS GAS BILA اللَمُحَسَهُقِيلَ يَارَسُولَ‎ si 


د KERA‏ مُحَمَّدِ كُمَاصَلَيَتَعَلَ NAN Aas ka BIAN AN‏ ركعي 
محمد مُحَمَّدِوَعَلَ ALA AN PES GUE SA‏ ميد مجيد 


4423. Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Yahya bin Sa'id Telah menceritakan kepada 
kami Bapakku Telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dari 
Ka'ab bin "Ujrah radliallahu 'anhu ketika dikatakan: Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui 
salam kepadamu, lalu bagaimanakah caranya bershalawat kepadamu? Beliau menjawab: 
"Ucapkanlah: ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD WA 'ALAA AALI MUHAMMAD 
KAMAA SHALLAITA 'ALAA AALII IBRAAHIM INNAKA HAMIIDUM MAJIID. ALLAAHUMMA 
BAARIK 'ALAA MUHAMMAD WA'ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA BAARAKTA 'ALAA 'AALI 
IBRAHIIMA INNAKA HAMIIDUM MAJID." 


AA و‎ NGA NE المادعن‎ PL PO SAN نكا‎ SU aa Aa ear 
A Z 4 س‎ 3G و‎ ANG NK Sa 2 0 اس مم‎ LIRA س‎ 243 
Das عَلَ محم‎ JARN d SIG JS AAA BANG KE i 
NA كتغل‎ UUS ال محمد‎ aan بار ك عل‎ Sgal BI AATAKE 


s 
P 


HAB INSAN AN كُمَابَارَكتَعَلَ‎ KST َالَأَبُوصَالِجعَنَاللَيَثِعَلٌ مُحَمَّدِوَعَلَ‎ 


کور NA 0 NIK‏ اس ل و ENR‏ ر و > Zz?‏ وده 
; َحَدَشَمَاابْ نآ ي حَازِموَالدَرَاوَرْدِيعَنَيَرِيدَوَقَالَ كُمَاصَلَيتَعَ ل AI‏ اهمو بار ك عل Kasa‏ 


MANGAN SAS SAN 


4424. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dia berkata, Telah menceritakan kepadaku Ibnu Al Haad dari Abdullah bin Khabbab 
dari Abu Sa'id Al Khudzri dia berkata: Aku berkata: 'Ya Rasulullah, mengucapkan salam udah 
kami ketahui, lalu bagaimana mengucapkan shalawat kepadamu? Beliau menjawab: 
"Ucapkanlah: ALLAAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD, 'ABDIKA WA RASUULIKA KAMAA 
SHALAITA ALAA AALI IBRAHIM WA BAARIK AALA MUHAMMAD WA 'ALAA 'AALI 
MUHAMMAD KAMAA BAARAKTA 'ALAA IBRAHIM. - Abu Shalih berkata, dari Al Laits - dengan 
lafazh; 'AIAA MUHAMMAD WA 'ALAA 'AALI MUHAMMAD KAMAA BAARAKTA 'ALAA AALI 
IBRAHIM.' Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Hazim dan Ad Daraawardi dari Yazid ia berkata dengan lafazh: 'KAMA 
SHALAITA 'ALAA IBRAHIM, WA BAARIK ALAA MUHAMMAD WA AALI MUHAMMAD KAMAA 
BARAKTA ALAA IBRAHIM WA AALI IBRAHIM.' 


Bab: [Bab] Surat al Ahzab ayat 69 


A Z 


< P - و‎ 4 “5 P 2 ع‎ A Tu 
5 7 r 2 A2 Z a م‎ ANG داه ر 22م 2 و و | دة‎ 2417ER 
ر 652355 32 ف عن الحَسَنوَمَحَمَدِوَ خلاس عَنّأ بي‎ CS ba res ab] حَدَتْمَا‎ 


ALAK aa ا ا او او ےر گر ا‎ -AZW ai 2 
AL SES مو مى‎ ka AE pa NG ETIL ري ا‎ A3 


Ba E” ر م ر 8 سر ر >> مكو مو م سير‎ í 4 Ph 
Kan ANANG او‎ PELAT Ab KN FAT pas LA JS 


4425. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami 
Rauh bin 'Ubadah Telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan dan Muhammad serta 
Khilas dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: Sesungguhnya Musa adalah orang yang sangat pemalu, hal itu sebagaimana 
firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang 
yang menyakiti Musa: maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka 
katakan. Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah." (Al 
Ahzaab: 69). 


Bab: [Bab] Surat Saba ayat 3 


NI Ai MALAS paska KATA ss PLEASE A 


an 


ala sale e NG‏ قال )256 Usa SUN ES ALAN AWAN‏ خُضْعَانًا 


A ص‎ pa 2 ya 


وله bal aa Ea‏ اع ڪن فلو رخ کار DUA‏ ڪي کارا SANGA‏ 
وهو AN‏ معام رق المع و TS 33 ES PAN A‏ 

40 na مد کک‎ NGANAN Naa Se هاو‎ SAYA 
SIAB ISL SL انال اجر أو ڪاه‎ an Sa 


A 


r 


Len aa PJT ANYER BUAS Í 
KAN yag NI Il, 


4426. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Amru dia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata: Aku 
mendengar Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya Nabiyullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila Allah menetapkan satu perkara di atas langit maka para malaikat 
mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya, seakan-akan rantai 
yang berada di atas batu besar. Apabila hati mereka telah menjadi stabil, mereka berkata: 
'Apa yang difirmankan Rabb kalian? ' mereka menjawab: 'Al Haq, dan Dia Maha Tinggi lagi 
Maha Besar." Jin-jin pencuri berita mendengarkannya, (mereka bersusun-susun) sebagian di 
atas sebagian yang lainnya. Mereka mencuri dengar kalimat lalu menyampaikannya kepada 
yang berada di bawahnya. Bisa jadi jin itu diterjang bintang sebelum menyampaikannya 
kepada yang di bawahnya, kemudian mereka menyampaikanya kepada lisan dukun atau 
tukang sihir. Bisa jadi mereka tidak diterjang oleh bintang sehingga dapat 
menyampaikannya, kemudian dicampur dengan seratus kebohongan. Maka kalimat yang 
didengar bisa sesuai dengan yang dari langit." 


Bab: [Bab] Surat Saba ayat 46 


وره 


JP سعيد بن‎ AE Lagi عَنْعَمْ رو‎ EN SA بن حازم‎ San عدا‎ 223 SARA 
GAMA ET Sera saé ANG BIANG ANG رضي الله‎ MEA 


و وي رار gu Z‏ 


GAL IG is Se 


-£ Mei ل‎ Ba AI AAA 


- 4 A 
3x A A Lg WB. Z 17 WA 
MIE 7 AN A Send A 

ba NG EYANG GE) 


4427. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Khazim Telah menceritakan kepada kami Al 'A'Masy dari Amru bin Murrah 


dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: Suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam naik ke Shofa dan berkata: Wahai orang-orang! Lalu orang-orang 
Ouraisy pun berkumpul mendekati beliau. Mereka bertanya: Ada apa? Beliau menjawab: 
'Apa pendapat kalian jika aku memberitahu kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang 
kalian dipagi hari atau di sore hari, apakah kalian akan membenarkanku (mempercayaiku)? 
Mereka menjawab: Tentu. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya aku memperingatkan kalian 
tentang adzab yang berat di hadapan kalian. Maka Abu Lahab berkata: Apakah untuk ini 
engkau mengumpulkan kami?! Celakalah kamu! Maka Allah azza wa jalla menurunkan 
"Binasalah kedua tangan abu Lahab dan Sesungguhnya dia akan binasa." (OS. Al Lahab: 1). 


Bab: [Bab] Surat Yasin ayat 38 


A PA 


ا 3 SEN‏ مش i Nem‏ يعن PAN‏ رضي اهال کڏ 1 


Z 


GAN PS قح‎ AA AI KA denim Gala pare MAY “GA 


SALA PA BURSA Sa SEAL ARA دسو‎ N 
AR ABS (لمُسَتَقَدَ‎ 


4428. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Al 
A'masy dari Ibrahim At Taimi dari Bapaknya dari Abu Dzar radliallahu 'anhu dia berkata, Aku 
pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di masjid pada saat matahari mulai 
terbenam. Lalu beliau bertanya: Wahai Abu Dzar, tahukah kamu dimana matahari 
terbenam? Aku menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya matahari itu pergi hingga ia bersujud di bawah Arsy. Itulah yang dimaksud 
firman Allah Ta'ala: "dan matahari berjalan ditempat peredarannya." Beliau bersabda: 
"Tempat peredarannya berada dibawah Arsy, " (Yasiin: 38). 


= 7 و 


sali An Ang PN AE عمش‎ : Saba mma 


ر 


HASAN IE JENG َجْرِي لِمُسْكَفَرَ‎ SISA JA ERA EN SAN 


4429. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Waki' 
Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari Bapaknya dari Abu 
Dzar dia berkata: Aku bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang firman Allah 
Ta'ala: "dan matahari berjalan ditempat peredarannya." Beliau bersabda: "Tempat 
peredarannya berada dibawah Arsy." (Yasiin: 38). 


£ 
8 
CA 
Gin 


Bab: [Bab] Surat Ash Shaaffaat ayat 139 


363 EA BE J saé ran aa يد‎ PA sang PANJANG 
La يكن من ُو‎ US, P 


4430. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak layak bagi seorang pun untuk mengatakan saya 
lebih baik dari Yunus bin Matta." 


PA ind gi أي عَنْهِلَال‎ SAS Tega 4 A SAS KAN, He) bas 
Ba sa 7 Btn Set ita MY gS 


E 


4431. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Fulaih dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Hilal 
bin 'Ali dari Bani 'Amir bin Luay dari 'Atha bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata; "Barang siapa yang berkata; saya lebih baik dari 
Yunus bin Matta, maka ia telah berdusta." 


Bab: Bab 
قَالَ‎ SANA MA EN AI aaa SEN AAA, KE las ACEA unta 


era ELANG PSA PONER PEERY يل‎ 


4432. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Gundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al 'Awwam dia berkata: Aku 
bertanya kepada Mujahid mengenai ayat sajdah di dalam surat Shaad, lalu ia berkata, Ibnu 
'Abbas ditanya tentang hal itu lalu ia menjawab: "Mereka itulah orang-orang yang telah 
diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka." (Al 'An'am: 90). Dan Ibnu Abbas 
sujud pada ayat itu. 


ana BA ENG, JANE baa Na مُحَمَّدُبَُعَبَدِاللَهحَدَتْنَامْحَمّدُة‎ SA 


Ara BU JS saga: Mei‏ كاردا او 
Pa z 3 pa 2 A x 4‏ 

pes dasar joe AAA ISA SAS AAN 

هده اکا و ديه ال لام JE JA LA‏ اله صل SANA‏ عل APA‏ ا 


SEA IAI [فيعِرَة) مُعَارَين‎ ARA NG هُوَهَاهُتَاصَحِيفَةالْحِمَابِ‎ EEA 
MA iiio T 1 PIA ABANG الْأَسَبَابُ‎ NG YEN 


Panda SANA (aj A ME KAN AN SMA‏ : ربا أحَطتا 
NAMA ap‏ عماس PARA AIA LA NA IN‏ 


GA A INA Naas a bib EPSA‏ الْأَصَفَاد) الَو اق 


4433. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin 'Ubaid At Thanafisi dari Al 'Awwam dia berkata: Aku bertanya kepada 
Mujahid mengenai ayat sajdah pada surat Shaad. la menjawab, Aku bertanya kepada Ibnu 
Abbas, pada ayat mana kamu bersujud? Ibnu Abbas menjawab: Apakah kamu tidak 
membaca, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman,... (Al 
An'am: 84). Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah 
petunjuk mereka. (Al An'am: 90). Nabi Daud adalah salah satu orang yang diperintahkan oleh 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam untuk kalian ikuti. Maka ketika Daud sujud pada surat 
itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun sujud. 'UJAABUN, artinya lembaran hisab. 
Mujahid berkata, FI 'IZZATIN, yakni mereka dimuliakan. AL MILLAH AL AKHIRAH yaitu agama 
Ouraisy yang bercampur kedustaan. JUNDUN MAA HUNAALIKA MAHZUUM, yaitu orang- 
orang Ouraisy. 


Bab: [Bab] Surat Shaad ayat 35 


pr 
Kana 3 Ge. 14 2. 


Kis‏ شاق بن ابر Pan asa Bapa A‏ عَنْشْعْبَدَعَنْمْحَمَدِبَنِزِيَلاِعَنْأي 
AN aan‏ عليه Sen WAH D Bela saga‏ 
Pn RUANGAN Ayak A, KA NENG in‏ 


LA 


Kasta SI هٽ ل م ڪال ينغي‎ 53 Peter سْلَيْمَا‎ IE SK 1353 
ta BP قارو‎ 


4434. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Rauh dan Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya jin ifrit telah 
meloncatiku semalam -atau beliau bersabda dengan kalimat yang serupa- untuk 
memutuskan shalatku maka Allah memberi kekuatan kepadaku darinya, dan sungguh aku 
ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, lalu pada pagi harinya kalian semua bisa 
melihatnya." Beliau bersabda lagi: "namun aku teringat akan doa saudaraku Sulaiman, 
"Tuhanku anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorangpun 
sesudahku.' Rauh berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun melepaskannya 
dalam keadaan hina." 


Bab: [Bab] Surat Shaad ayat 86 


KE ES sa BELA NE AN ير َو‎ A da SAS 


24 


APA ani ALATAS Jas alas Ia Se JIN AAL ANALIS gata 
odi NS) la sale Tar ANA TAN Pa SEA يكم اه آغكهقال‎ YUNG 


22 


نا PITA‏ موه م — 3 o‏ 


07 


KER PAR SISA‏ الا 


Jep ee AGA حك جل الكل يو ينهو عي‎ $s SEN YA S5 PAS 


كل زا EN pa‏ قَالَكَدَعَوَا 


ata 


3 AN 


A‏ وور 


DANGAN AA Pa an PELAN ES SN 
A AS NGANAN 5 عَايدُو فقت اعدا تير‎ EN KS AA AS UNS مجنو‎ 


A A 


IM 


93 A. PLN aj AL AR, كوم‎ NGANG RA TA jih IA) 


4435. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Abu Dluha dari Masrug dia berkata: Ketika aku menemui Abdullah 
bin Mas'ud, ia berkata: Barang siapa yang mengetahui sesuatu hendaklah ia mengatakan apa 
yang diketahuinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahuinya maka hendaklah ia 
mengatakan Allah yang Maha Tahu. Karena termasuk dari ilmu ketika ia tidak 
mengetahuinya, ia mengatakan: 'Allah Maha tahu." Allah Azza wa Jalla berfirman kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah 
sedikitpun padamu atas da'wahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada- 
adakan. (Shaad: 86). Dan Aku akan menyampaikan kepada kalian tentang Kabut, 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyeru orang-orang Ouraisy untuk 
memeluk Islam, namun menangguhkan untuk menerimanya. Maka Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a: Ya Allah, tolonglah aku menghadapi mereka 
dengan mengirimkan kepada mereka tujuh tahun kelaparan sebagaimana tujuh tahun Yusuf. 
Maka mereka diserang tahun kelaparan hingga mereka makan bangkai dan kulit. Seseorang 
dari mereka melihat ada kabut antara dia dengan langit kerena rasa laparnya. Allah Azza Wa 
Jalla berfirman: Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi 
manusia. Inilah azab yang pedih. (Ad Dukhan: 10-11). Abdullah berkata: maka mereka pun 
berdo'a: "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan 
beriman." Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada 
mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling daripadanya 
dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang 
yang gila Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit 
sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (Ad Dukhan: 12-15). Apakah Adzab mereka akan 
dihentikan pada hari kiamat. Ibnu Mas'ud berkata: Maka adzab dihentikan, tetapi mereka 
kembali kepada kekufuran. Hingga Allah pun menghancurkan mereka pada perang Badar 
sebagaimana firman-Nya: "(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan 
hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan." (Ad Dukhan: 16). 


Bab: [Bab] Surat Az Zumar 53 


- 
ع و دس و ا 


Mo O أدبن جر نج‎ AAN أخ تاس‎ KN 
اورا‎ A BASIS AS BEN Ja AGA NAN TIR 


r 


Eada s NGING a AI RA,‏ مُخْكاأَلِمَا 


4 
Pa A “ 


UNANG 33 AA MENG Uas LA Na) IG NG Cs 


Maj SA EVA الذي ناسرفو اع‎ re ETS SAN 13) 


4436. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka dia berkata, Ya'laa, Sa'id 
bin Jubair telah mengabarkan kepadanya dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, bahwa orang- 
orang musyrik dahulu sering membunuh, sering berzina dan lalu mereka mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: wahai Muhammad, apa yang engkau katakan dan 
engkau serukan adalah baik jika engkau mengabarkan kepada kami bahwa apa yang telah 
kami perbuat ada kafaratnya, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat: Dan orang-orang 
yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang 
diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar dan tidak berzina, 
dan turunlah ayat: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri 
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. (Az Zumar: 53). 


Bab: [Bab] Surat Az Zumar 67 


PERASA aaa a E? MAAN NA MEA SAS 


GA 


Be Aja Se nisa ia saie: الله‎ Ape se Da 
SA EA صَيَعوَسَايِرَ‎ “anta SAI AA تو‎ SA te Nisel 


P 
ع‎ zA و‎ 


ié JA PSA SN Sa : LA IA In SL 12,43 


47 


KAN 3 2 BKN Pra مَاقَدَرُو‎ BAH aie? سول الله ص ال5‎ 


a 

tan DIPAN KAA N)‏ الغ ادگ 
Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syaiban dari‏ .4437 
Manshur dari Ibrahim dari Abidah dari Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata; Seorang rahib‏ 
datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu dia berkata; 'Ya Muhammad, Kami‏ 
mendapatkan bahwa Allah Ta'ala memegang langit, bumi, pohon-pohon, air, binatang-‏ 
binatang, dan seluruh makhluk dengan jari-Nya seraya berkata; 'Akulah Raja (Penguasa)!‏ 
'Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun tertawa hingga nampak gigi serinya sebagai‏ 
pembenaran terhadap perkataan rahib tersebut. Kemudian beliau membaca ayat: 'Dan‏ 
mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi‏ 
seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan‏ 
kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.' (Az‏ 
Zumar: 67).‏ 


PENA افع‎ NA > نن‎ SE م ا دبعم‎ 
YT KAT A 22 Rai 22 کو‎ LG LINA 222 SAZ A Asa Ne. 
ea E NANANG 


AT 


4438. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair dia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin 
Musafir dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah menggenggam bumi dan melipat 


langit dengan tangan kanannya seraya berkata: 'Akulah Raja, mana yang mengaku raja 
dibumi? '" 


Bab: [Bab] Surat Az Zumar 68 


4 


AGENG G É Saé جم‎ NIEK MÁJA AWAK ني‎ 


SEN سَدُبَعَدَ‎ Aa 546 AA MAM » ai 5 EA Jaga 1A? ENRE 


SENGAT s BI YA مى مُتَعَلَقٌ‎ jan a 
4439. Telah menceritakan kepadaku Al Hasan Telah menceritakan kepada kami Ismail bin 
Khalil Telah mengabarkan kepada kami Abdurrahim dari Zakaria bin Abu Zaidah dari 'Amir 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
Akulah orang yang pertama kali mengangkat kepalanya setelah tiupan sangkakala terakhir. 
Namun tiba-tiba aku melihat Musa bergantung dibawah Arsy, aku tidak tahu apakah ia ikut 
pingsan atau bangkit lebih dulu setelah tiupan sangkakala. 


- 
, A Li 


GG saki Pen AN KN‏ قال MAS EA SEGALA NG AE NAS‏ يرذع 


- 
2 
SA £ r” 29 


IGES IGU SS AE PMN NS ga Jen NGGON سدم‎ AAL Le AI 


قا ا 


a‏ شە قال اى قال ار ينون هو أقال و م يوم اسان جب كد فيه 


4440. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
Bapakku dia berkata; Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata; Aku 
mendengar Abu Shalih berkata; Aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Antara dua tiupan sangkakala terdapat empat puluh." Mereka 
bertanya: Hai Abu Hurairah? Empat puluh harikah? Abu Hurairah berkata: 'Aku enggan 
menjawab.' Mereka bertanya: Empat puluh tahunkah? Abu Hurairah berkata: Aku enggan 
menjawab. Mereka bertanya: 'Empat puluh bulankah? ' Abu Hurairah berkata: Aku enggan 
menjawab. la berkata: Tidak ada sesuatupu pun melainkan telah hancur kecuali satu tulang, 
yaitu tulang ekor. Dari situlah manusia disusun. 


Bab: Bab 


ra 
e 


55 NGA a SA NAS NA IE EA Ni 3 


A 54 p LA ور ىم د‎ NAN 
E 2 » £ 


PAN NA MPA ىلاملا عل قال بار‎ : Kana PA 
MEN A رسو‎ SENI KAU G ea gka 


Pa 


ANG NG A ق ر وم‎ 
بَنْأبي كثير قال‎ S3 35 J6 SAS 
2A ر‎ PANA 


AB و‎ ak IIE NE E iÉ 


Bit S پو‎ ERTE 5633 
3 ea ME SAYANG INN 56 MEN عَلَيَهوَسَلَمَ وَكَالَ‎ 


4441. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Al 
Walid bin Muslim Telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Yahya bin Abu Katsir dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 
Ibrahim At Taimi dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Urwah bin Zubair dia berkata 
kepada Abdullah bin Amru bin Al Ash: "Kabarkanlah kepadaku perbuatan paling kejam yang 
dilakukan kaum musyrikin terhadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dia berkata: 
"Ketika Rasulullah sedang shalat di halaman Ka'bah tiba-tiba “Uqbah bin Abi Mu'aith 
menghampiri beliau dan menarik bahunya shallallahu 'alaihi wasallam serta melilitkan 
bajunya ke leher beliau dan mencekiknya kuat-kuat. Kemudian Abu Bakar mendekatinya, 
lalu dia menarik bahunya dan mendorongnya dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
seraya berkata: "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan: 
"Rabbku adalah Allah, padahal telah datang kepadamu keterangan-keterangan dari 
Rabbmu." 


Bab: [Bab] Surat Fushilat ayat 22 


Nagan. AE AB Sa A h NASA MABA دكا‎ 5 


jaka‏ عمسمو( وما SAN an, E ASAS‏ اليه 


r 


NE aa ANGE مكب .> د‎ NIA 2 0 2 A 2 
Sensa قيفو‎ ya Bk TO SB BA EL NG 


سار كو ل 27 و له PA‏ وکا ره 
Gan TN A EEY SAS AN rak‏ قال KANG A‏ بَعْضَهُ 
BEA AS‏ و ما Ka PSA‏ ڪم مع ڪم ولا SUS‏ 


4442. Telah menceritakan kepada kami As Shalt bin Muhammad Telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zura'i dari Rauh bin Al Qasim dari Manshur dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari 
Ibnu Mas'ud mengenai firman Allah: "Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari 
kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahwa 
Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." (Fushshilat: 22). Ada dua 
orang Ouraisy salah dan seorang lagi dari Tsagif, atau dua orang dari Tsagif sedangkan satu 
lagi dari Quraisy disisi Ka'bah. Salah seorang mereka berkata kepada yang lainnya: Apakah 


menurut kalian Allah mendengar perkataan kita ini? Sebagian berkata: Dia mendengar 
sebagian saja. Sebagian yang lain berkata, Jika Dia mendengar sebagiannya pasti Dia 
mendengar semuanya. Maka turunlah ayat: "Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi 
dari kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira 
bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan." (Fushshilat: 22). 


Bab: [Bab] Surat Fushilat ayat 23 


Kan KEN AA ES kan ee + مسو‎ CA E LA Tan en 


و ورور 


97 E sf AE AA أده ب مر‎ AN دعسم‎ NANG 
مفقال‎ PAN MAA ETE 220 Se أو‎ Ga ak BI lake AJE 


r 


aka SA ماقو‎ a 
EN ESA (وَمَا‎ Ja PN SELAI San rak Gl sa 


ka GG ÊSA BIA کم ولا جلو دكُعْ] ايدو‎ LAN yi Hani aé 


- 
AL رجي‎ 


منصور 


تأي كجيج أو ALAN KALA‏ عل تنشو وکر دكش SA KAI‏ 


PAKA an 2‏ د کے اس KEE Za PER EA 22 AKÍ‏ 2 >> وروم 
وَاحِدَوِحَدَتْتَاعَمَدُو A SAS‏ ري قال حَدثنِي مَنصْورٌ عَنّ sala;‏ 


2 0 ping pa eR - 
PNS yana Nai 


4443. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Manshur dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah 
radliallahu 'anhu dia berkata, Suatu ketika ada tiga orang berkumpul di samping Ka'bah, dua 
orang dari Quraisy dan satu orang dari Tsagif atau yang dua orang dari Tsagif dan satu orang 
dari Ouraisy, perut mereka besar namun hati mereka sedikit memiliki ilmu, lalu salah 
seorang dari mereka berkata: Apakah menurut kalian Allah mendengar apa yang kita 
katakan? Yang lain berkata: Jika kita berbicara dengan keras Dia mendengarnya dan jika kita 
berkata dengan pelan Dia tidak mendengarnya, sedangkan yang lainnya lagi berkata: Jika Dia 
mendengar ketika kita bicara keras, pasti Dia juga mendengar ketika kita bicara pelan. 
kemudian Allah menurunkan ayat: "Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari 
kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu bahkan kamu mengira bahwa 
Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan" (Fushshilat: 22). Sufyan 
bercerita kepada kami mengenai Hadits ini, ia berkata; Telah menceritakan kepada kami 
Manshur atau Ibnu Abu Najih atau Humaid salah satu atau dua orang dari mereka. Kemudian 
ia menetapkan riwayat Manshur dengan meninggalkan yang lainnya. Telah menceritakan 
kepada kami Amru bin Ali Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan 
kepada kami Sufyan At Tsauri dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Manshur dari 
Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah dengan Hadits yang serupa. 


Bab: [Bab] Surat Asy Syura ayat 23 
2. AJE TROAS EER حَدَكْنَامْحَمّدُ‎ EN AVE EA 
تجنر‎ ISA AGS PANA e Ab 
SES AAN ka NG ri ANG AE ISA ری آل‎ 
MA امَابَيَي و يڪم من‎ ASIA Para د‎ 


4444. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik bin 
Maisarah dia berkata: Aku mendengar Thawus dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ia 
ditanya mengenai firman Allah: kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan ... (OS. Asysyura 
23), maka Sa'id bin Jubair berkata; 'Gurbaa' maksudnya adalah Keluarga Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam. Ibnu 'Abbas berkata: "Engkau terlalu terburu-buru, 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bukanlah marga (clan) dari Quraisy 
selain beliau shallallahu 'alaihi wasallam hanyalah mempunyai hubungan keluarga dengan 
mereka. Ibnu Abbas berkata: maksudnya kecuali kalian bisa menyambung hubungan 
kekeluargaan antara diriku dengan kalian." 


Bab: [Bab] Surat Az Zuhruf ayat 77 


Ann Mi Akan وغو غطاء‎ Pinkan A MAKANAN Kai G2 532 
وَكَالَ‎ LEE IIA 3363) piják sakasa 1 LAN IA Lis SE 
عور[ مقرنین) ضابطین يقال فلان مقر دلفلانِ‎ SERA Seal (ea 


A 


LA LA LA 


2 NA AA NS 4 ءار‎ Pd £? 2%? 4 4 

Ka geo NISE Laci (Lp SNI beh AN ada ANANA 2S 
2 - 21 - Pantat mm Az AL TAs وحار لخن 2,8 قارع‎ A 
و يقال [أوَلالعَابِدِينَ) الجَاحِدِينَمِنَ‎ 3 sa a لغتان ر جل عَابد و عبد و‎ 
z 0 - AA - 2 2 . A LAKI ر رو‎ 

عبد يعدو SIG‏ في أم الڪ تاب ) جات الڪ تاب أصل الڪ تاب 


4445. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan bin Uyainah dari Amru dari 'Atha dari Shafwan bin Ya'la dari Bapaknya dia berkata; 
Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas mimbar membaca ayat: Mereka 
berseru: "Hai Malik biarlah Tuhanmu membunuh kami saja." (Az Zukhruf: 77). Qatadah 
berkata; MATSALAN LIL AAKHARIIN; Yaitu pelajaran bagi orang-orang sesudah mereka. 


Bab: [Bab] Surat Ad Dukhaan ayat 10 


G9 a. 


AN ZÉ an يدال قال‎ NELE GI gaib KAGAN NE. MAKAN TE 
AN ask dee lin 


4446. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Muslim 
dari Masruq dari Abdullah dia berkata: lima hal telah berlalu: Kabut, kekalahan Ramawi, 
terbelah bulan, Hantaman keras dan kematian." 


Bab: [Bab] Surat Ad Dukhaan ayat 11 


kas LSI le مَس وق قال قال ع‎ GE kid MEN EA AAK ا‎ 


22 At 


PALA كيسني و‎ ena ورسم‎ : IE Jean JAN ai PAKAN SN 
MEA SANI Huta jaan Ki TAN JA Saga ARE 


SIN ig PEN JENG ngadêga‏ الاس MES‏ قال 
Ca P GS fs‏ وم + 4 2 Pd Pd Pd Giaa‏ و 4 Pd‏ 
A ga JANG AA Ia PETANTE‏ 


gr 


KN abis AGÉ) aal‏ و NGGEN 6 Ca‏ فَاهِيَدُعَادُوا 
إل حالم جين a] SKA ih N Karan NEE AWAKU‏ 


4447. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah dari Al A'masy dari Muslim dari Masruq dia berkata; Abdullah berkata; 
sesungguhnya ayat ini adalah bagi orang-orang Quraisy tatkala mereka durhaka kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. lalu beliau mendoakan mereka agar tertimpa kelaparan seperti 
kaum Yusuf. Mereka tertimpa kemarau dan penderitaan hingga seseorang melihat ke langit, 
ia melihat seperti wujud kabut antara dirinya dan langit, hingga mereka memakan tulang 
karena musim kemarau itu. Maka Allah menurunkan ayat: "Maka tunggulah hari ketika langit 
membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia." (Ad Dukhaan: 10). Seseorang 
kemudian mendatangi nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata: Wahai Rasulullah, 
mintakan hujan pada Allah untuk Mudlar karena mereka telah binasa. Beliau bersabda 
kepada Mudlar: "Sesungguhnya kau gegabah." Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
berdoa meminta hujan untuk mereka lalu Allah "azza wajalla menurunkan hujan, lalu 
turunlah ayat: "Sesungguhnya (kalau) kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit. 
Sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar)." (Ad Dukhaan: 10-15). Dan saat mereka 
mendapatkan kemakmuran, mereka kembali lagi seperti semula. Lalu Allah 'azza wajalla 
menurunkan: (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang 
keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. (Ad Dukhaan: 16). Abdullah berkata: 
Maksudnya yaitu perang Badar. 


Bab: [Bab] Surat Ad Dukhaan ayat 12 


JEG KE Ma, أي اصح عَنْ‎ SEN ES Jin حَدَتْنَايَحَيَى‎ 


P 


ZA PA 


GB das اله‎ ee) Jan AN ANA HUSNI, KAMA 


Jhi paii SA gala sasé AE HA SAN KADA a Saus 


SE TEMA aigis All تچ سهاو‎ SA كُسَيْع‎ Tan SEA 


AA 


GANGGA SNG) NG الدُحَانْمِنَ الْجُو‎ UAN ng ass SN 
BRI us E BS ed SI Ia (5 gan Ya 


z4 LA 


GEN بين قول جل‎ ALAN آي‎ bg eab} JA PN), 


4448. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Al 
A'masy dari Abu Ad Dluha dari Masrug dia berkata; ketika aku menemui Abdullah dia 
berkata; Diantara tanda pemahaman (ilmu) seseorang adalah dengan mengatakan Allahu 
a'lam untuk sesuatu yang tidak ia ketahui. Sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya: 
Katakanlah (hai Muhammad): "Aku tidak meminta upah sedikitpun padamu atas da'wahku 
dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan. (Shaad: 86). Sesunggunya 
kaum Quraisy tatkala menyerang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mendurhakai beliau, 
beliau mendoakan mereka: "Ya Allah timpakan kepada mereka kelaparan seperti kaum 
Yusuf. Maka mereka tertimpa tahun kekeringan dan penderitaan hingga mereka memakan 
tulang dan bangkai. Seseorang melihat ke langit, ia melihat seperti wujud kabut antara 
dirinya dan langit karena kelaparan. Lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari 
kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman." Maka dikatakan kepada beliau, jika kami 
lenyapkan adzab dari mereka, mereka akan kembali durhaka. Namun Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memohon kepada Rabbnya, Allah pun melenyapkannya dari mereka. 
Kemudian mereka kembali durhaka. Maka Allah membalas mereka pada hari perang Badar, 
itulah yang dimaksud firman Allah: "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang 
nyata, yang meliputi manusia. inilah azab yang pedih." Hingga ayat: Sesungguhnya Kami 
adalah Pemberi balasan. 


Bab: [Bab] Surat Ad Dukhaan ayat 13 


IE aa Wi BEAN PAN MN BANA ana 


ALAN gan ING PAS Uas BES sa AE AN ANE ál adelia 
LEDA As AH A Ba a A ae 
کت ينی کل کیو کی گار ايا کون‎ REI يوست‎ ES NE يي‎ MAN 


MP 


AA ad AN Jina Ning GAS BSE PA gas SA‏ ع قرا 


TEA JA Us A3 PI SAR AR en ALAN je sa 


N 


233 SEREH 4 الْقَيَامَوَكَالَوَ‎ 3 AAN An OR AIA 


. .. 
مر 


4449. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Hazim dari Al A'masy dari Abu Ad Dluha dari Masrug dia berkata: Aku menemui 


Abdullah lalu ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tatkala 
menyeru kaum Ouraisy, mereka mendustakannya dan berbuat durhaka kepada beliau. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdo'a: "Ya Allah timpakan kepada mereka kelaparan 
seperti kaum Yusuf. Maka mereka tertimpa tahun kelaparan hingga mereka memakan 
bangkai. Salah seorang dari mereka berdiri melihat ke langit, ia melihat seperti wujud kabut 
antara dirinya dan langit karena kelaparan dan keletihan. Kemudian Abdullah membaca: 
"Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. 
inilah azab yang pedih." Hingga ayat: Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan 
itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). Abdullah berkata: Maka 
bagaimana siksa itu akan dilenyapkan dari mereka pada hari kiamat? Dia juga berkata, 
'Hantaman keras maksudnya adalah pada waktu perang Badar." 


Bab: [Bab] Surat Ad Dukhaan ayat 14 


ea SA AA EKA SAJA PN 


LA 
- 


Bilas 5 Aiie SI 363 pelayan ا‎ Pena a قال قال‎ 
E : oo : ارام‎ PA aa, 
aa, Ag? A Ga 2 7 iban 2 ر‎ SEA علو‎ 
BA vii Pena EN pa BEAN napa 
Sa BAGS 3 BI KAL aa SB: ang 361 وَقَومَكَقَد هڪ‎ Is et 


sidi 


PENS g Pe َكأق السَّمَامْبِدْحَانِمُبِينِإِلَعَايِدُونَ) شف‎ BEN ên Pen 


fg r 2 2 


AN GAN gala A aaa‏ وَكَالَأَحَدُهمَالْقَمَرْوَكَالَالْآحَرْوَالوُومٌ 


4450. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid Telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dan Manshur dari Abu 
Ad Dluha dari Masrug dia berkata; Abdullah berkata; Sesungguhnya Allah mengutus 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: Katakanlah (hai Muhammad): "Aku 
tidak meminta upah sedikitpun padamu atas da'wahku dan bukanlah aku termasuk orang- 
orang yang mengada-adakan. (Shaad: 86). Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tatkala 
melihat kaum Ouraisy berbuat durhaka kepada beliau, beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
berdo'a: "Ya Allah timpakan kepada mereka kelaparan seperti kaum Yusuf. Maka mereka 
tertimpa tahun kelaparan hingga mereka memakan tulang dan kulit. Yang lainnya 
mengatakan, hingga memakan kulit dan bangkai. Salah seorang dari mereka berdiri melihat 
ke langit, ia melihat seperti wujud kabut antara dirinya dan langit. Kemudian Abu Sufyan 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: Wahai Muhammad, 
sesungguhnya kaummu telah binasa, maka do'akanlah kepada Allah agar Dia melenyapkan 
adzab dari mereka. Lalu beliau mendoakannya. Kemudian beliau bersabda: 'Apakah kalian 
akan kembali durhaka setelah ini? Sedangkan di dalam Hadits Manshur disebutkan: 
Kemudian beliau membaca: "Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, 
yang meliputi manusia. inilah azab yang pedih." Hingga ayat: Sesungguhnya (kalau) Kami 


akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). 
Abdullah berkata: Maka bagaimana siksa itu akan dilenyapkan dari mereka pada hari 
kiamat? Padahal telah berlalu kabut, hantaman keras dan kematian. Yang lainnya 
menambahkan: dan terbelahnya bulan. Dan satu lagi menambahkan: dan kekalahan 
Ramawi.' 


Bab: [Bab] Surat Ad Dukhaan ayat 16 


1? م‎ 27 RÍ 


aan‏ تذختاو NS‏ عملم عَنّمَسَرُو EA LEE‏ مش قَدَمَضينَ 
KIM AAN‏ الط SAR‏ 0 


4451. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Al 
A'masy dari Muslim dari Masrug dari Abdullah dia berkata; lima hal telah berlalu: "Kematian, 
kekalahan Ramawi, hantaman keras, terbelahnya bulan, dan kabut." 


Bab: [Bab] Surat al Jasyiah ayat 24 


A‏ ذُهْرِيعَنَ Para‏ يب عن P3‏ ۾ رضي 
4 2 
A, 318‏ 


wW. 


MAAN gag 


4452. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Allah Azza 
wa Jalla berfirman: Anak Adam telah menyakiti-Ku dia suka mencela masa. Padahal Aku 
pencipta masa. Akulah yang menggilir siang dan malam." 


Bab: [Bab] Surat al Ahgaaf ayat 17 


دام SE Kej NANA‏ يشر Sa‏ بَنمَاهَكَقَالَ كَانَمَرَوَانُعَلُ 


A 


214 


NE DG aaa NA يماي يد‎ a fá sá aks Ft BE الْحِجَازِ زاس‎ 
JAMIN AISI ak Ona Fa 200110 PA) 


Ker Sts, 7 siéi ١ SA Suga PIK 5) AAN 
2 benni an tanda > م‎ > 
الفَىَآ ن إلا أنَاللَه أمْرَلَعَذْرِي‎ ae 


4453. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahik dia berkata: Mu'awiyah mengangkat 
Marwan untuk pemimpin di Hijaz. Lalu Marwan menyebut-nyebut kebaikan Yazid bin 
Mu'wiyah agar ia dibai'at setelah bapaknya. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakr berkata 
sesuatu kepadanya yang membuat ia marah. Maka Marwan berkata: Tangkaplah ia. 


Abdurrahman pun masuk ke rumah Aisyah hingga mereka tidak mampu menangkapnya. 
Marwan berkata, Rumah ini adalah rumah yang di dalamnya Allah menurunkan ayat: Dan 
orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya: "Cis bagi kamu keduanya, apakah kamu 
keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah 
berlalu beberapa umat sebelumku?, (Al Ahgaf: 17). Maka Aisyah pun berkata dibalik tabir; 
Allah tidak menurunkan sesuatu pun dari Al Qur'an kepada kami, kecuali Dia hanya 
menurunkan tentang udzurku (pembebasanku) mengenai berita bohong. 


Bab: [Bab] Surat al Ahgaaf ayat 24 


kasad Ne ANG EN UE ka ALA صل‎ AN ESA Age 
ó ie N SES گاب هات و‎ la kakang اج کا خی‎ 
IE ESA ID Sh A KA NÁ 


Z 


MPA 2 k 9. Z d K ya 5 2 -$ d 3 4 210 D 2 

الڪ ر اهي قَقَالَيَاعَايِسَدُمَا يُوْمِنِي يفيه عَدَابٌ A EN 53 Ia IPA BAL‏ 
سے 3 I‏ مس و 4 

NG)‏ (هَذَاعَارِضٌ مُمَطِرْنًا 


4454. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin 'Isa Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahab Telah mengabarkan kepada kami Amru bahwa Abu An Nadrl menceritakan 
kepadanya, dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah radliallahu 'anha -istri Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam- ia berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah shalallahu'alaihi wa 
sallam tertawa terbahak-bahak hingga terlihat anak lidahnya, beliau hanya tersenyum." 
Aisyah berkata: "Apabila beliau melihat awan atau angin maka hal itu dapat diketahui pada 
wajahnya." Dia berkata: "Wahai Rasulullah! Apabila orang-orang melihat awan, mereka 
sangat bahagia berharap supaya turun hujan. Sedangkan saya melihat engkau setiap kali 
melihatnya tampak kekhawatiran di wajahmu." Beliau bersabda: "Wahai Aisyah! Saya tidak 
merasa aman, jangan-jangan isinya mendatangkan siksaan. Telah diadzab suatu kaum 
dengan angin dan suatu kaum lagi melihat adzab, namun dia malah mengatakan, 'Ini adalah 
awan yang mengandung hujan, yang akan menghujani kami (padahal justru awan itu akan 
mendatangkan siksa) '. (OS. Al Ahgaf 24)." 


Bab: [Bab] Surat Muhammad ayat 22 


4 A ra - Pa “5 A 4 
SA رخ‎ NA EA SAN ATA AA POLA SANG AEN 


- 
ts سم‎ ENG و‎ 7 -A 
IK .سا‎ KARAN 6 357 

DA IIA J 2‏ بن سار عن ابي 


ra 
A2 MEN PE سمال حَلَيَ‎ Ga KAN SANA هرَيْرَةَرَضِيَ‎ 
- a .. 
4 1 Lema e 


AR 2227 ب‎ eaer t as ا‎ Ra AAT 2 raat NK 2z 22 2437% 


م Als AR,‏ اك 2 م1 Ato SA <M w NA‏ و Tx‏ 
وَصَلَكِوَأقطءَمَنَ قطعَك قال ت بل يَارَبٌ قَالَقَذَاك قال آبُو KAI‏ اوضع SRS Hp‏ 


PEP PAR NA A3 Ngka SANG دو‎ ZA 


Pa 
w 
ag GA <<“ 


ANA gi SER Ka‏ يسار ڪا ي هر KEB‏ قال سول الوص اله 


وء وو و ور 4 


AA الها خم اماو‎ ES a aka ak a an P Ad Gara 
ر وو‎ NA A 22 و و‎ 2 AMA aah 0 
Aas Hp) FS) AA aAa ga ال‎ AN رسو‎ IE ANT) 


4455. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad Telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mu'awiyah bin Abu Muzarrad dari Sa'id 
bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam beliau 
bersabda: 'Setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan semua makhluk, maka rahim pun berdiri 
bangkit dan memegang pinggang Ar Rohman, lalu ia berkata: "Inikah tempat bagi yang 
berlindung dari terputusnya silaturahim (Menyambung silaturahim).' Allah Subhanahu wa 
Ta'ala menjawab: Tidakkah kamu rela bahwasanya Aku akan menyambung orang yang 
menyambungmu dan memutuskan yang memutuskanmu? ' Rahim menjawab: 'Tentu wahai 
Rabbku.' Allah berfirman: "Itulah yang kamu miliki.' Abu Hurairah: 'Jika kamu mau, maka 
bacalah ayat berikut ini: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan berbuat 
kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (QS. Muhammad 22). 
Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah Telah menceritakan kepada kami 
Hatim dari Mu'awiyah dia berkata: Telah menceritakan kepadaku pamanku, Abu Al Khabab 
Said bin Yasar dari Abu Hurairah mengenai Hadits ini. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: Jika kalian mau, bacalah oleh kalian: Maka apakah kiranya jika kamu 
berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan 
kekeluargaan? (Muhammad: 22). Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad 
Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Mu'awiyah bin 
Abu Al Muzarrad mengenai Hadits ini. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: jika 
kalian mau, bacalah ayat: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan berbuat 
kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? (Muhammad: 22). 


Bab: [Bab] Surat Al Fath ayat 1 


- - 
2 £ 2 - 


K عَلَيوَسَلَّمَ‎ AN PTN NE EN ATA ak an ANE SAS 
Aa Sin ABE LES STA الطاب ير ير‎ a ALA عض‎ ph 
MEBEL a يجيه‎ SN يجيه‎ NA asa GANG 

غ ا NAK NAS la gal‏ يجيب ك قال غم َر 33 ES‏ 


se An EN SEA : EKT AG Pena, Pa 
رر‎ P 2 E ور عله‎ 2 x A. A ا‎ 2 2x 247 
Nada SAS عَلَيَهِوَسَلَّم‎ AN AN iá SAI 3 SARINGAN KANG 


Gana NGA) SELANG EME, 135 PANAS SIA) 


Pd 


0 


4456. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Zaid bin 
Aslam dari Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pergi dalam salah satu 
perjalanannya. Dan Umar bin Khattab bersama beliau pada malam hari itu. Umar bertanya 
kepada beliau tentang suatu hal, namun beliau tidak menjawabnya. Dia bertanya lagi, 
namun beliau tetap tidak menjawab. Dia bertanya lagi, namun beliau tetap tidak menjawab. 
' Umar berkata: "Huss kamu, 'Umar. Kamu telah memaksa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam tiga kali namun semuanya itu tidak ada yang dijawabnya.' 'Umar berkata: "Saya 
gerakkan untaku, dan aku maju ke hadapan orang-orang, saya khawatir jika turun padaku Al 
qur'an. tidak berapa lama, saya mendengar orang yang berteriak ke arahku." ("Umar 
radliallahu 'anhu) berkata: "Saya berkata: "Saya khawatir jika ada ayat yang turun kepadaku, 
" "Umar radliallahu 'anhu berkata, "Maka saya mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Saya mengucapkan salam kepada beliau. Beliau bersabda: "Telah turun padaku 
tadi malam satu surat, yang lebih saya cintai daripada matahari terbit. Beliau membaca: 
'INNAA FATAHNA LAKA FATHAN MUBINAA'." (OS. Alfath). 


فاد د ANGGENG aa D MAAN ON Pa Ae KE AS EN‏ رضي BEN SA‏ > فَتَحُمَالَكَ 
RSS‏ لخديب 

4457. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Aku mendengar Qatadah dari Anas 


radliallahu 'anhu mengenai firman Allah: 'INNAA FATAHNA LAKA FATHAN MUBINAA'." la 
berkata; yaitu Al Hudaibiyah. 


Pena Sis‏ عبد خد WA‏ به ق عن مداه بن JA‏ قال قرا ال صل 


LA 


Pd A « 
AK SH : 


ftda فِهَاقَالَمُعَاوِيَهلَوْ‎ BN SRA a ANA 
mak Para AN aa) 


4458. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Ourrah dari Abdullah bin Mughaffal 
dia berkata: pada waktu fathu Makkah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca surat Al 
Fath, dan beliau mengulang-ngulangnya. Mu'awiyah berkata: Jika aku ingin menceritakan 
kepada kalian bacaan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tentu akan aku ceritakan." 


Bab: [Bab] Surat Al Fath ayat 2 


SENI FEE AN ANE MA EA NE Jatah NG ERA SS 
WANG AE EL pap ELIA ké P 5 Fed Pura 


PSA 


4459. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadl Telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu Uyainah Telah menceritakan kepada kami Ziyad yaitu Ibnu 'Ilaagah bahwa dia 
mendengar Al Mughirah berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam berdiri shalat hingga 


kedua telapak kakinya bengkak-bengkak. Maka dikatakan kepada beliau: 'Bukankah Allah 
telah mengampuni anda terhadap dosa-dosa anda yang lalu maupun yang akan datang? 
Beliau menjawab: "Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur." 


72 TA ye Pa A 
و و‎ A و ور‎ AN او‎ ET رو | م وروم‎ MANG 5 A 2 LA وه‎ -21 SE 
SEA أب‎ ES PEMAI PEI PANAS LAN SAS 


IM Tar 
2 ار‎ <a مه‎ Ns و‎ Aoz Ka pi 22 او‎ NG ا‎ EPA WAN Z | > 
Sua Tah, AS JAN La يقو‎ SIS a gan SA اله صل‎ Sa a 


Ag 98‏ و و ا GLA‏ امه PANATA L2‏ رت D‏ و اس مع ا ر ا ا ر 
KI‏ الهو قدَعَفَر اللَُلَكَمَاتَقَدَمْمِنَدَتَبِكَوَمَاكَأَخَرَقَالَأقلا أ حب GS‏ 


J 
2 pa 


22 ر ر رر‎ et At Z 4 عر وور‎ Taz : 4 ey. 
S SA AS KOIL ISA AS SSI AE 


4460. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Abdul Aziz Telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Yahya Telah mengabarkan kepada kami Haiwah dari Abu Al Aswad dia 
mendengar Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaksanakan shalat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata: Wahai 
Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang 
telah berlalu dan yang akan datang? Beliau bersabda: "Apakah aku tidak suka jika menjadi 
hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau shalat sambil duduk, apabila 
beliau hendak ruku' maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku." 


Bab: [Bab] Surat Al Fath ayat 8 


ر هيم رم ملاس م ARING 0 2 Ao AD AK yi‏ و { 2 0 7 - q‏ 4 
حَدتْمَاعَبّد الله ea A‏ كر pe daka K‏ :هلال رايهلا CAP TS‏ 
í‏ يز بنا يي عن شار ل بن ١‏ بي هار ل عن عطاء بن لسار 
7 575 او 22 و na‏ 59 اوو اعم مه AN na‏ سم & A‏ 9 
RE‏ عَم رو بَّنِالْعَاصِرَضِيَ الله 7 Yohan!‏ يه التِي BP GA ANG‏ 


Lk 
- 


Z ا‎ P LN os 03 Alai ° As aU uk Lang PA WA LA 
Ben MIT TE LAMA NG IG وَمُبَسَرَاوََذِيرًا)‎ EEE 


A 2‏ 4[ رو ر 9 و D z AE‏ 4[ 4 4 ع د 4 z2‏ 
La N‏ بدي و رسو san)‏ كل ليس bls‏ لا علط ولاس خاب بالاسوَاق ولا يدف 
مي e‏ ر l g Z Z r‏ 
IM‏ 


LA NG A “تر 2 ار و‎ A - p A 4 Z 
A er .1م اام‎ ed اس‎ AIA Z Ao AS وروم رر و‎ tu س‎ 
به الملة الْعَوَجَاءَ بأنَيَقولوالا إل‎ Sa Wi ana يَعْفو‎ aa á Lai A) 
ag 
LE j3 JUS UST EA A2 RASA) 
A Z 


4461. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Telah menceritakan kepada 
kami Abdul 'Aziz bin Abu Salamah dari Hilal bin Abu Hilal dari 'Atha bin Yasar dari Abdullah 
bin Amru bin Al 'Ash radliallahu 'anhuma bahwa ayat yang di dalam Al Our'an ini: "Hai Nabi, 
sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan 
pemberi peringatan.., " (Al Fathu: 8). Sama dengan ayat yang ada di dalam Taurat berbunyi: 
"Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa kabar gembira 
dan pemberi peringatan dan pelindung bagi orang-orang “Arab, kamu adalah hamba-Ku dan 
Rasul-Ku, dan Aku menamaimu Al Mutawakkil (orang yang bertawakkal tinggi). Engkau 
bukan orang yang berperangai buruk, juga bukan berwatak keras dan bukan sakhkhob 
(orang yang cerewet, berteriak keras-keras) di pasar." Dan beliau tidak membalas kejahatan 
dengan kejahatan serupa akan tetapi beliau mema'afkan dan mengampuninya, dan Allah 
tidak akan mewafatkan beliau sampai beliau meluruskan Millah (dien) Nya yang bengkok, 


hingga manusia mengucapkan Laa Ilaaha IllAllah, sehingga dengannya beliau dapat 
membukakan mata yang buta, telinga yang tuli dan hati yang lalai." 


Bab: [Bab] Surat Al Fath ayat 4 


PE 23 N ANE SAN NE Ja sh ga NA SAS 
ASI PENUAAN LAH sala ara Nagan 


24 


SELANG basa Pa ANA Sea 2 UN ats سَيَكَاوَ جَعَلَ‎ ss 
olh 


4462. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Abu Ishaq dari Al 
Baraa radliallahu 'anhu dia berkata; Ketika seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam membaca, kuda miliknya sudah dalam keadaan terikat 
dirumahnya. Namun ia selalu merasa tidak tenang, ia lari keluar, tapi ia tidak melihat 
sesuatu, dan hal itu selalu membuat ia tidak tenang. Di pagi harinya ia mengabarkan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Ketenangan itu akan turun bersama Al Qur'an." 


Bab: [Bab] Surat Al Fath ayat 18 


< A وه‎ sb Aa cg 2 2 و‎ Pd Pd Pena 
BUSA aan US عَنْعَمُروعَنَ جًابرقال‎ BAS WA; PA KUA 
4463. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Amru dari Jabir dia berkata: "Pada hari Hudaibiyah kami berjumlah seribu empat 
ratus." 


> واو 


Pan Ae PTE LAS ES E ASS GASS Á WA BE 
age deni sdn dasa PANA ALA AANG ha AN Yak 
Jaga eny Lah ga Dag eeii 


4464. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Syababah Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Oatadah dia berkata; Aku 
mendengar 'Ugbah bin Shahban dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani, Sesungguhnya aku 
termasuk orang yang menghadiri peristiwa bai'atur Ridwan. Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam melarang melempar buruan dengan batu. Dan dari Ugbah bin Shahban dia 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Mughaffal Al Muzani berkata mengenai kencing 
ditempat pemandian menyebabkan rasa was-was. 


De rap 2 re KA مر مه‎ 159 EPE 2و‎ EEA WAS DA 


IM 


ARA see A)‏ کا ا 
SP‏ 002 - جره 


4465. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Walid Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Khalid dari Abu 
Oilabah dari Tsabit bin Dlahak radliallahu "anhu, dan dia termasuk peserta bai'atur Ridwan. 


ناا مدر NG‏ مي NA AS HA‏ ڪن ڪَبي ب َنِا ي EA‏ 


Sa لتر ل ارين ذو‎ Ita كن‎ Pi Me 
NS BSA يعني‎ > 3123 SAE a 2 Aé ف‎ duga 
kesayangan KA وري‎ Ka اد‎ As 
Ape ang SAN ES رکال‎ AGAN PANEN 


SIASAH SAN دشر‎ ga ta z 
mh Bata AR ATI 
SAN AAS Kar jann an, selasa و و‎ 


4466. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ishaq As Sulami Telah menceritakan 
kepada kami Ya'la Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Siyah dari Habib bin Abu 
Tsabit dia berkata; Aku menemui Abu Wa'il untuk menanyakan sesuatu. Katanya; ketika itu 
kami di Shiffin, lantas seseorang berkata, Tidakkah kamu telah melihat orang-orang yang 
menyeru kepada kitabullah?. Maka Ali menjawab; 'Ya.' Sahal bin Hunaif berkata: Tolong 
koreksilah diri kalian, sungguh aku pernah melihat kami pada hari perjanjian Hudaibiyah, 
yang terjadi antara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kaum Musyrikin, kalaulah kita 
berpendapat untuk berperang maka tentu kita akan berperang, hingga Umar datang dan 
berkata: 'Bukankah kita berada dalam kebenaran sedangkan mereka dalam kebatilan, 
bukankah orang-orang yang terbunuh dari kami berada di Surga, sedangkan orang-orang 
yang terbunuh dari mereka berada di Neraka? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 
'Ya.' Umar berkata: kalau begitu kenapa kita merendahkan agama kita dan kembali, padahal 
Allah belum memutuskan untuk kita. Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
Wahai Ibnu Khaththab: Sesungguhnya aku Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sekali-kali 
Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Maka Umar pun kembali dalam keadaan tidak puas dan 
tidak sabar, lalu ia menemui Abu Bakr seraya berkata; Wahai Abu Bakr, bukankah kita 
berada dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan, Abu Bakr menjawab: Wahai Ibnu 
Khatthab, sesunggunya ia adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Allah pasti tidak 
akan menyia-nyiakannya untuk selama-lamanya, maka turunlah surat Al Fath. 


Bab: [Bab] Surat al Hujurat ayat 2 
NN GEISHA SAS GAS Jak IEPEN 


LA 


tinga ga MERA MIE وَعْمَوْرَضِيَ‎ SS ڇڪ اپو‎ 


SETAN KIA ل كع‎ ME E NG 2 و‎ KI ورور‎ Lah l وم‎ PG 
AR PE Pu a bani SS jai 
2 ILLA AT E EE KT 0 2 ra 39 Pa اع‎ MU Sa كن‎ AEEA 
Sr SISI رَدْتَ إلا‎ Ala PM S PITA قال افع لا أحَمَظ‎ 


A 


Lab BEAN JET (LA LAN SEN آمو‎ ga MAL YANI BA 
Aa ES يذ كر‎ PAKAN FE DARA ka ALL صل‎ ANG Aa ska ah NG 
Feng 


4467. Telah menceritakan kepada kami Yasarah bin Shafwan bin Jamil Al Lakhmi Telah 
menceritakan kepada kami Nafi' bin Umar dari Ibnu Abu Mulaikah dia berkata; hampir saja 
dua orang terbaik binasa, yaitu Abu Bakar dan 'Umar radliallahu 'anhuma, keduanya 
mengangkat suara mereka di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Yaitu tatkala datang 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam utusan Bani Tamim. salah satu dari keduanya 
menunjuk Al Aqra' bin Habis Al Hanzhali, saudara Bani Mujasyi', dan yang lain menunjuk 
pada yang lainnya. Abu Bakar berkata kepada 'Umar, sesungguhnya kamu hanya ingin 
menyelisihiku. 'Umar berkata, saya tidak menginginkannya, lalu kedua suaranya meninggi di 
sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maka turunlah ayat; Hai orang-orang yang beriman, 
janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi, Ibnu Az Zubair berkata, 'Maka 
Umar setelah turun ayat itu tidaklah mendengar perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga ia betul-betul memahaminnya. Dan Ibnu Az Zubair tidak menyebutkan hal 
itu dari Bapaknya (kakeknya) yaitu Abu Bakr. 


ALE aa‏ لمعا pe‏ نذا 322363 Go‏ گال بای مو سی بن یں عن اَذیں بن 
ENE pal nara WI As PN‏ قيس قفا لر ج BBI, PE fz‏ 


r 


a 3218 NG aii Kaaa ih o 
BIAN JE NG النَا‎ Jia َيه و مڌ بط ملهو هو‎ Pe Pa 
idhin Ni SI l > کداو کدافقال موس قر‎ WESA NYA PARI 
KA JA مِنَ‎ Kl SIN Ja cd BE 


4468. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Azhar bin Sa'ad Telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Aun dia berkata: Telah memberitakan 
kepadaku Musa bin Anas dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mencari Tsabit bin Oais, lalu seeorang berkata; Ya Rasulullah, Aku tahu keberadaan 
dia, lalu dia mendatanginya dan ditemuinya sedang duduk di rumahnya dalam keadaan 
menundukan kepalanya. Orang itu berkata kepadanya, Ada apa denganmu? Tsabit 
menjawab, sungguh jelek ia (Tsabit), ia telah mengangkat suaranya melebihi suara Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, sungguh telah hancur amal perbuatannya dan dia termasuk 
penghuni neraka. Maka orang itu menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
mengabarkan berita keadaannya bahwa ia berkata begini dan begitu. Musa berkata, - 
kemudian orang itu kembali kepadanya dengan membawa kabar gembira yang besar.- Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepadanya: pergilah kepada Tsabit dan katakan 
kepadanya bahwa ia bukan penghuni neraka, tapi ia penghuni surga. 


Bab: [Bab] Surat al Hujurat ayat 4 


4 


BAE SS TA AE sé Ga en دقر سكين‎ A 


6 Masih WA EG KURMA : TER Je Ep setan SNI 


Peria 


urt IS KAI Baik AN Dawan معيو‎ 


Par‏ ر 2 عم .. 7 wz ? AL‏ ور 
NI‏ فَكَمَارَيَاحَنّى GIA ABI LT ia ABI SKA TIAS‏ 


GIE Sa 


4469. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Abu 
Mulaikah bahwa Abdullah bin Zubair mengabarkan kepadanya, ketika datang kepada Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam utusan Bani Tamim. Abu Bakr berkata: angkatlah Al Oa'gaa' bin 
Ma'bad. Sedangkan Umar berkata, Angkatlah Al Agra' bin Habis. Maka Abu Bakar berkata 
kepada 'Umar, Apakah kamu ingin menyelisihiku? 'Umar berkata, saya tidak 
menginginkannya, lalu kedua berdebat hingga suaranya meninggi. maka turunlah ayat: Hai 
orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi.., 
hingga akhir ayat. 


Bab: [Bab] Surat Oaaf ayat 30 


ID و‎ 


PLAN sem PE Kk ماحد كات‎ ia Sisa NN حَدَتْمَاعَبَدَاللَهم باي‎ 


LKS SAS IN, AE pa AN aa 


2 


Li 


4470. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Al Aswad Telah menceritakan 
kepada kami Harami bin 'Umarah Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah 
dari Anas radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam beliau bersabda: orang- 
orang dilemparkan ke neraka hingga neraka itu berkata, 'Apakah ada tambahan lagi? Maka 
Allah meletakan kaki-Nya, dan neraka itu berkata: 'Cukup, cukup.' 


ر یراو دو - | NAWI‏ .332 ف کو یچ ن امام 4 
حدثنا محمد ap‏ بمو سی GAN dn MAAN‏ سَعِيدٌ SA GA EU‏ 


AA A Da Gry 9 قتا‎ A 2. و‎ e ر‎ AP 
AE EN SA NG قاوشا قا‎ KBS dana, 


LL ja kêna ES ISL IA Lha yaa 


4471. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa Al Oaththan Telah 
menceritakan kepada kami Abu Sufyan Al Himyari Sa'id bin Yahya bin Mahdi Telah 


menceritakan kepada kami 'Auf dari Muhammad dari Abu Hurairah secara marfu, namun 
Abu Sufyan mendapatkan Hadits ini kebanyakan bersifat mauguf. dikatakan kepada neraka 
Jahannam; Apakah sudah penuh? Neraka Jahannam bertanya: Apakah ada tambahan lagi? 
Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala meletakan kakinya di atasnya, kemudian neraka itu berkata, 
'Cukup, cukup.' 

As و‎ 5 


A 5 Z 
- A ZAT Aa sa 7 WE ANG ر ا سه 2|2 س ر‎ 4 z4 


. 


A 


قا 


GI Q AAA PA رك‎ 3 pea s A 5 vj ارم راس 21 ر‎ 
SENI NGANG alis SRS SENJA AN 


A 


A - - - -‏ - 
ARP NG‏ ا د ل د a‏ در مه -b 0 As‏ 021 00 عر * و م a>‏ إفى درم 


PENA 4< f < 2 RS و ةم و‎ NG? K aa امهعم‎ A? وور‎ a PRE D 
iS رِجَلهُفتقول قط قط فهتالك‎ a و لڪل وَاحِدَةِمْهمَا مِلوْها اما الِنَارٌ فلا تَمُتَلِئُحَنَى‎ 
IM 


ke 
8 
2 g% 


2 ر‎ NAN و‎ Te a 2 2G 23 La; f- ر وو رو 13م له‎ 
ia وجل‎ PANGAN حَدا و‎ ARSA جل‎ SE AL لا‎ panas a33 
Wi < gd 


4472. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Abdurrazaq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Surga 
dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata: 'Orang-orang congkak dan sombong 
memasukiku. Surga berkata: Sedangkan aku, tidak ada yang memasukiku selain orang-orang 
lemah, yang hina dalam pandangan manusia. Lalu Allah berfirman kepada surga: 'Kau adalah 
rahmatKu, denganmu Aku merahmati siapa saja yang Aku kehendaki dari hamba-hambaku.' 
Kemudian Allah berfirman kepada neraka: 'Kau adalah siksaKku, denganmu Aku menyiksa 
Siapa pun yang Aku kehendaki. Dan masing-masing dari keduanya ada isinya." Sedangkan 
neraka tidak terisi penuh hingga Allah meletakkan kakiNya kemudian neraka berkata: 
'Cukup, cukup.' Saat itulah neraka penuh dan sebagiannya menindih sebagaian yang lain. 
Allah tidak menzhalimi seorang pun dari makhlukNya. Sedangkan surga, Allah menciptakan 
penghuninya." 


Bab: [Bab] Surat Oaaf ayat 39 


,259 و ا وام م و ا E‏ بر و و 7 ا 2-2و و 57 ALE‏ 
ور f P ge. A‏ ور (PARA DT Te G‏ 2 سم اس A D‏ 7 
9 و 2 ممما a‏ م EAA EEA‏ ال Lt Ya - Sa a ANA‏ روم و »...12 


وو م 
4 


MERE {z Angan ad ا‎ LAs TANGGA a qA- EZ 8. 
صلاةقبل طلو ع‎ JA انلا تغلبو‎ Rab Nani 3935 SALES AN و‎ JUS رَبَحكم‎ 

A? Tatu » 5 44 Tok 2 م ص اس 9و‎ Z zA ATAP PEE » 5 
غر وم افافعلواخقرا (وَسَبَحَبِحَمَدِرَبَكَقبّلْطلوعالشمّسوَقبَل الوب‎ JA pom) 


4473. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dari Jarir dari Ismail dari Qais bin 
Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah dia berkata; "Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam di malam hari ke empat belas, beliau melihat bulan, kemudian 


bersabda: "Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan 
ini. Kalian tidak akan kesulitan (ragu) ketika melihatnya. Jika kalian mampu untuk tidak 
ketinggalan shalat sebelum terbitnya fajar dan sebelum terbenamnya matahari maka 
lakukanlah." Kemudian beliau membaca: "Dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu, 
sebelum terbit matahari dan terbenamnya." (Oaaf: 39). 


A LA 


JS بسحف‎ BATAN AA > sai 3 22263 asasi kera 
Tt 2 سر‎ 1 0 
2 AAN 311 ARUS [الصَّلَوَاتٍ‎ 


4474. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Warga dari 
Ibnu Abu Najih dari Mujahid ia berkata: Ibnu Abbas menyuruhnya untuk bertashbih di akhir 
semua shalat sebagaimana maksud firman Allah: Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di 
malam hari dan setiap selesai sembahyang. (Oaaf: 40). 


Bab: Bab 


س و وو و PA‏ 


20 NG | د و ذو دوه‎ N. 3 a 57 رود 247 73 وور و‎ Pap 
EN EP خب مالك عن محم بن عبد الو‎ ai a NGANG 


A 


£ 


A agé اس عور‎ F Pa z, 5 4 > A Z رر ر ےر ر‎ < 
. e KAN Î GN إو 2 م‎ LAS P A ر‎ 8 a © MN Na LAYAN 2 
فقا طوف‎ SEN الَمُعَلَيَهِوَسَلَمَ‎ ang do SALA ap ada بنّتِ ا ي‎ 2 


1 


y 


e 2 2, 
A 


Ni 0 ر مومه‎ 6 A3 26 A 
PA EN das ala KPA كبَهقَطفْتُوَ وسو لاله صل الله‎ ERA ASI 
A 2 
بالطو و كِتَابِمَسَطورٍ‎ 


4475. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal dari Urwah dari Zainab binti Abu 
Salamah dari Ummu Salamah dia berkata, saya pernah mengadu kepada Rasulullah 
shallallahu “alaihi wasallam bahwa saya sedang sakit. Kemudian beliau bersabda: 
"Berthawaflah di belakang manusia dalam keadaan berkendaraan." Maka saya melakukan 
thawaf dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedang melakukan shalat di samping 
Ka'bah membaca, "WATH THUUR WA KITAABIN MASTHUUR." 


1 2 
fs 4 و‎ Th وو‎ w + مونم‎ . 25, AGA ور‎ 159. 4 27A Laden 
A A Z 
Ana E NR MAE T ` ا درم‎ An A PA Pan 4 
217 717113 DAN Wp hr إو سا اس ار‎ LAS -24 INA 2 GAP ا سوہ‎ 
FA يقر أ في الْمَغْربٍ بالطو ر فَلمَا بلع هذه الا‎ a GARA EA Jro CN رضي اله ته قال سيعت‎ 


< Ka 2 و‎ 


8 اله > س1 1 5 9( ا‎ a 279 ANG sf An Pen JA Cia ما‎ 
Ken NGANGGO قال‎ Alas أن‎ AS مه الْمُسَيَطِرُونٌَ) كَالَ‎ 


[A 
- 


2 A PA 4 - 2 
AA 272? NP penat AL مور ا ار و‎ 7 fio و م‎ DU SA 2 
رو‎ 7 
الذي قالوالي‎ 


4476. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dia berkata; mereka menceritakan kepadaku dari Az Zuhri dari Muhammad bin Jubair bin 


Muth'im dari Bapaknya radliallahu "anhu dia berkata: AKu mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca surat At Thuur pada shalat Maghrib. Tatkala sampai ayat ini: Apakah 
mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka 
sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?: sebenarnya mereka tidak 
meyakini (apa yang mereka katakan). Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu 
atau merekakah yang berkuasa?. (At Thuur: 35-37). Beliau bersabda: 'Hatiku hampir saja 
akan terbang.' Sufyan berkata: Adapun aku mendengar hal itu dari Az Zuhri ia bercerita dari 
Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Bapaknya aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca surat At Thuur pada shalat Maghrib, dan aku tidak mendengarnya ada 
tambahan lagi dari apa yang mereka katakan kepadaku. 


Bab: Mujahid berkata "Maksud dari 'yang mempunyai akal yang cerdas' adalah 
mempunyai kekuatan 


ESAI عَنمَسْرْو‎ Pen نأي‎ KA ES Nn يڪي‎ Sis 
EN La LATEN ا عل ی‎ 2 


2 aa 35 


ALIS egas ETA PA Sa a SA AG 


2 4 


PA, APA HA Dena وهو‎ AAA Senat EA 


»1 A 
- (se 


SNG 3 NYAN‏ مِنْوَرَاءِ حِجَاب )و 23 مىكا ماف عد ققد BELI‏ رات وَمَاتَدَرِي 


NI AURA MAN SI EL قد‎ KAA مادا کس غَدًا)‎ IK 


WA هه‎ 5 2 ot 1 2 AG 
رَتَدِمَرَ تين‎ NE Io Peran Terra (855 


4477. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari 
Ismail bin Abu Khalid dari 'Amir dari Masrug dia berkata: Aku bertanya kepada 'Aisyah 
radliallahu 'anha wahai Ibu, Apakah benar Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah melihat 
Rabbnya? Aisyah menjawab: Sungguh rambutku berdiri (karena kaget) atas apa yang kamu 
katakan. Tiga perkara yang barang siapa mengatakannya kepadamu, maka sungguh ia telah 
berdusta. Barang siapa mengatakan kepadamu bahwa Muhammad shallallahu "alaihi 
wasallam pernah melihat Rabbnya, maka ia telah berdusta. Lalu Aisyah membaca ayat: Dia 
tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan: 
dan Dialah Yang Maha Halus lagi Maha Mengetahui. (Al An'am: 103). Dan tidak mungkin bagi 
seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan 
wahyu atau dibelakang tabir. (As Syura: 51). Dan barang siapa yang mengatakan kepadamu 
bahwa beliau mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok maka ia telah berdusta. Lalu 
Aisyah membaca ayat: Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa 
yang akan diusahakannya besok. (Lugman: 34). Dan barang siapa yang mengatakan 
kepadamu bahwa beliau menyembunyikan sesuatu, maka ia telah berdusta. Lalu Aisyah 
membaca ayat: Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. (Al 
Maidah: 67). Hanya saja beliau pernah melihat bentuk Jibril dua kali. 


Bab: [Bab] Surat An Najm ayat 9 


LÉI BEAN La SEKAM ol الك‎ IE Say KAN ARA 


A 


AESA PEE NG EAEE Hi 3 
4478. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid Telah menceritakan kepada kami As Syibani dia berkata: Aku mendengar Zirr 
dari Abdullah mengenai firman Allah: maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua 
ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya 
(Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan, (An Najm: 9-10). Zirr berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Mas'ud bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat 
Jibril mempunyai enam ratus sayap.' 


Bab: [Bab] Surat An Najm ayat 10 
اعَنْكَوْلِوِتَعَالَ کان قاب قو سين أو‎ EN NGGEN EM EA IL SA 


Aa Ans sala yaa NYALA EEA] 


A 4 4 
A GN r و 2 2$ مس مع و‎ 2 


ANA Era SE 
Pin 


4479. Telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam Telah menceritakan kepada kami 
Zaidah dari As Syaibani dia berkata; Aku bertanya kepada Zirr tentang firman Allah Ta'ala: 
maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat 
(lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah 
wahyukan, (An Najm: 9-10). Zirr berkata; Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin 
Mas'ud bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam melihat Jibril mempunyai enam ratus 


sayap.' 


Bab: [Bab] Surat An Najm ayat 18 


9 


KE AN BEE AN ce la 2 Sia 


A £ 


4480. Telah menceritakan kepada kami Oabishah Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Algamah dari Abdullah radliallahu "anhu mengenai firman 
Allah: Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang 
paling besar, (An Najm: 18). Abdullah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat 
karpet berwarna hijau telah menutupi bagian ufuk. 


Bab: [Bab] Surat An Najm ayat 19 


BEAN AE A PISA LAN PLASA ALA SAS 
-U< ARA ا‎ GANG كديع‎ 2 
AA ES ISIS SA 


4481. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Abul Asyhab Telah menceritakan kepada kami Abu Al Jauza dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma mengenai firman Allah: al Laata dan al Uzza, (An Najm: 19). 'Al Laata adalah 
seorang laki-laki yang biasa mengaduk sawik untuk makanan orang-orang yang haji." 


7 وه AA‏ 272ل 


l 2 2 رس ي م‎ ZOA L RAPI 5 74 2 3 0150 ر يم‎ 
KEKE D NE MAS PA 9 Sea E5 
ot EA aa م ر 21245 رجن‎ LALU La... T oz Padu 
حَلف فقالفي حَلِفِهِ‎ a قال ر سول اله صل اله عليه وسل‎ JA AN CEPAT 


Z 
A “23 2, 
- 


SIA أقامر‎ Jaa ba) EA PAN AN Jaa AN U 


4482. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah mengabarkan 
kepada kami Hisyam bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 
Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang bersumpah dan berkata, "Demi 
Laata dan Uzza maka hendaknya ia mengatakan: Laa Ilaaha Illallaah. Dan barang siapa yang 
berkata kepada sahabatnya kemarilah saya berjudi denganmu, maka hendaknya ia 
bersedekah." 


Bab: [Bab] Surat An Najm ayat 20 


2 


1 2|722 7 Elo AL NIE“ Zark bara ا‎ 
Bua ضى‎ AA SESI ee HA س فيان‎ Sa GAN Kia 
4 7 32 2 و‎ A و ص و‎ KA 4 4 A Z 
ESA ED da 3633 PA FSA 5 WO لا يطو‎ ja با‎ 2 PARSE كَانَّمَنَ أهَل بم‎ 
شم ما‎ NG A NA TEMA ALS Sl 2 KAKE 
agan IBS a فطاف ر سول الله صل الله عليه وَسَلم و‎ a ga 

SL AK Ala No 7 LA. 3 Bye MK an Gan‏ 21 2 مل عه 
Jln,‏ 538 قال IE‏ من بن حال عن ابن SI ÊNGG ae EA‏ 
AE DAN‏ اھ Aa Ta A‏ و MG ANG 0 AN‏ اہ فاا م۶ - :| ا و ga‏ 

SEN EP عن‎ gana) Yakin هلو‎ salin JS as yA نْصَارٍ نو‎ 

sa Azu ۶رر ےر‎ A 0 ر‎ se? ۶ ع‎ 

عَابِشَةَ کان ر جال HERAN yA Sasa EN Ipa iyan MN yA‏ ابی الله كنا 
NG awi? Ai‏ ا 5 
لاطو ف بين الصاو Sea 5 al‏ 


4483. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri Aku mendengar 'Urwah berkata; 'pernah bertanya 
kepada 'Aisyah radliallahu 'anha, lalu ia menjawab; Sesungguhnya dahulu orang yang telah 
bertalbiyah untuk berhala Manat yang berada di Al Musyallal tidak melakukan thawaf antara 
Shafa dan Marwa. Lalu Allah menurunkan ayat; Sesungguhnya shofa dan marwah termasuk 
syiar Allah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan kaum muslimin melakukan 


thawaf. Sufyan berkata: berhala Manat yang berada di Al Musyallal letaknya antara Makkah 
dan Madinah. Abdurrahman bin Khalid berkata: dari Ibnu Syihab, Urwah berkata, 'Aisyah 
berkata: Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang Anshar yang mana mereka dan 
kabilah Ghassan sebelum mereka masuk Islam biasa bertalbiyah untuk berhala Manat, - 
seterusnya dengan redaksi yang serupa.- sedangkan Ma'mar berkata: dari Az Zuhri dari 
Urwah dari Aisyah: bahwa beberapa orang Anshar yang telah bertalbiyah bagi berhala 
Manat -yaitu berhala yang berada diantara Makkah dan Madinah- mereka berkata: Ya 
Nabiyullah, Kami tidak melakukan Thawaf antara Shafa dan Marwa, karena mengagungkan 
Manat. -dengan Hadits yang serupa.- 


Bab: [Bab] Surat An Najm ayat 62 


“6 ر و وور‎ pa A 5 AA Ae عو رور‎ PAP 


> 


2 


SES o EK 00 yT sni مایرگ‎ Ata 
JELAS AN Iso AE abaan) 


4484. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 
'anhuma dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersujud pada surat An Najm, 
demikian juga kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin dan seluruh manusia yang hadir." 
Hal ini diriwayatkan pula oleh Ibrahim bin Thahman dari Ayyub, namun Ibnu 'Ulayyah tidak 
menyebutkan Ibnu Abbas. 


2 


دنا 5 د E aa aa‏ ا 


Ld Ep P وم و‎ 4 
ala saiel صَلَ‎ eNA San Aa 55 sn) SN NGALA a 


4485. Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Telah mengabarkan kepadaku Abu 
Ahmad Telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Ishag dari Al Aswad bin Yazid dari 
Abdullah radliallahu "anhu dia berkata, Surat pertama kali yang di dalamnya ada ayat sajdah 
adalah surat An Najm. Abdullah berkata: Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
orang-orang yang berada dibelakang beliau pun bersujud, kecuali seorang laki-laki yang aku 
lihat ia mengambil segenggam tanah lalu ia bersujud di atasnya. Setelah itu aku melihat 
orang itu terbunuh dalam keadaan kafir. la adalah Umayyah bin Khalaf. 


Bab: [Bab] Surat Al Qamar ayat 1-2 


ajs ره م ى‎ Ga ia شي قر جو للك كن 2 واه‎ G5 
ڪنان‎ Na فان نالا غم عبر اجيم عن‎ PAN 
رو‎ Z7 PA 


Sea AN SME 3 : مَسَعْودِقَالَ‎ 


فَقَالَرَسُو ka pané aren‏ اشْهَدُوا 


4486. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah dan Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Abu Ma'mar dari Ibnu Mas'ud dia 
berkata: Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bulan terbelah menjadi dua 
bagian. Sebagian di atas bulan, sebagian lagi dibawahnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Saksikanlah!" 


Za‏ ور 


KER PAN Ane maba AG PENA SAN عبد‎ SHALA جڏ‎ 


A ور‎ A ور‎ 


Lil MAS Pi asa: AG Naat 2 KN ASI 


4487. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari 
Abdullah dia berkata: Ketika kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bulan terbelah 
menjadi dua. Beliau berkata kepada kami: "Saksikanlah, saksikanlah!" 


PEN Al: SEA Ngt Pipe SSI ES حا‎ 


A 


9 7 


ala ara NN ANT JANGAN JIE 2 SME ِڪ‎ bh Ke 


4488. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Bakr dari Ja'far dari 'Irak bin Malik dari Ubaidullah bin Abdullah bin "Utbah bin 
Mas'ud dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata: 'Bulan terbelah pada masa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam. ' 


739 ي ل 


ر ارا ررد 2 A‏ 2 ر ورا 
ANa CS‏ محمد lan 1 O‏ محمد حدثتاشيَبَانْ KEL en sa ESA‏ 


Z 
Ga A ص‎ 4 


هام ثري يدر هقان قر 


4489. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Yunus bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Qatadah 
dari Anas radliallahu "anhu dia berkata: Penduduk Makkah meminta Rasul untuk 
memperlihatkan sebuah tanda, Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperlihatkan 
kepada mereka terbelahnya bulan.' 


A 
0. 


Dea g? KH ‘f 2552 ANG ES AK 
القَمر فر قتين‎ Gas 107233 قر كر حدتنا شعبه عن فد‎ SS 
Pl 


4490. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas dia berkata, "Bulan 
terbelah menjadi dua." 


Bab: [Bab] Surat Al Qamar ayat 14-15 


BIAN 


قا 


Jaka 3 Taha ANA‏ بَنُعْمَرَ ERA SAS‏ إِسْحَاقَعَنَالْأَسْوَدِعَنْعَبَدٍ القال 


Siaga Ja PAM 


4491. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al Aswad dari Abdullah dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membaca ayat: "FAHAL MIN MUDDAKIR." (maka adakah orang yang mau 
mengambil pelajaran?). (AL Qamar: 15). 


Bab: (Bab) Surat Al Qamar ayat 17 


Ae ua NK BA 
Satya AH at Sd sae Ia 


4492. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Syu'bah dari Abu Ishag 
dari Al Aswad dari Abdullah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bahwasanya beliau membaca ayat: "FAHAL MIN MUDDAKIR." (maka adakah orang yang mau 
mengambil pelajaran?). (AL Qamar: 15). 


Bab: [Bab] Surat Al Qamar ayat 20-21 


rG 


Si e 39 کک‎ As 
ايده ماد تقد م‎ CI, 18 Sa, 1 Go PA Oh 
لب‎ 


4493. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zuhair 
dari Abu Ishag bahwa dia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Al Aswad mengenai 
ayat apakah lafazhnya FAHAL MIN MUDDAKIR atau FAHAL MIN MUDZAKIR? Lalu dia 
menjawab, Aku mendengar Abdullah membacanya dengan lafazh: FAHAL MIN MUDDAKIR. 
Abdullah berkata: dan aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membacanya 
dengan lafazh FAHAL MIN MUDDAKIR, menggunakan huruf Daal. 


Bab: [Bab] Surat Al Qamar ayat 31-32 


NEK رضي‎ AE BAN ES AN ATA TN KE SAS 
SS Sata JEN AK AA AGA 


4494. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah mengabarkan kepada kami Bapakku 
dari Syu'bah dari Abu Ishag dari Al Aswad dari Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau membaca: FAHAL MIN MUDDAKIR. (maka adakah orang 
yang mau mengambil pelajaran?). (AL Qamar: 15). 


Bab: [Bab] Surat Al Qamar ayat 38-40 


SUN NGE NGE SIRNA MAS ESA‏ كز وق عداو ا ا 
-21 م ر کر sx, 1 ٢ La‏ 
aa ja‏ (فهل Saya‏ 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah menceritakan kepada kami‏ .4495 
Gundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al Aswad dari Abdullah‏ 


dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau membaca: "FAHAL MIN MUDDAKIR." 
(maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?). (AL Qamar: 15). 


Bab: [Bab] Surat Al Qamar ayat 51 


r 


Sera دِبّنِي‎ PARNA AES حَدََْاوَ‎ GAS NS 
Sa kê) kasak IAI Sata kêkah Je | 


4496. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari 
Israil dari Abu Ishag dari Al Aswad bin Yazid dari Abdullah dia berkata; Aku membacakan ayat 
kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam FAHAL MIN MUDZAKIR. Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam membenarkan dengan lafazh FAHAL MIN MUDDAKIR. (maka adakah orang 
yang mau mengambil pelajaran?). (AL Qamar: 15). 


Bab: [Bab] Surat Al Qamar ayat 45 
Eat Sei SES AS IA NAGA KAMAL MANG NE na 


AA Keit EEE GE ملم‎ BLESS محمد‎ SI و‎ 


A ع‎ g 


232353543 SEN AN 3663583 saba a : LN ad AI LKS 
Pp ENG ik ارد‎ BE بيده قال‎ SG Ge KENA 
Aae ALAN JAYA بَاب‎ PANAH [سَيْوَرَمْالْجَمَعُوَ‎ IS ج وهو‎ a 

LANG BUS‏ يعي مِنَالمَرَارَة 


4497. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Hausyab Telah 
menceritakan kepada kami Abdul Wahab Telah menceritakan kepada kami Khalid dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah 
menceritakan kepadaku Muhammad Telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim 
dari Wuhaib Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 


'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ketika beliau berada di 
Quba pada hari Badar: "ALLOOHUMMA INNII ANSYUDUKA 'AHDAKA WAWA'DAKA, 
ALLOOHUMMA IN TASYA' LAA TU'BAD BA'DAL YAUM Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepadaMu akan sumpah dan janjiMu, ya Allah, jika Engkau mau, maka engkau tidak akan 
disembah lagi setelah hari ini." Lalu Abu Bakar meraih tangan beliau dan berkata: Cukuplah 
wahai Rasulullah, engkau telah memaksa atas Tuhanmu. Lalu beliau pun mengenakan baju 
perangnya, kemudian beliau keluar dan mengucapkan (firman Allah): “Golongan itu pasti 
akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari 
yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." (Al Qamar: 45- 
46). 


Ha 4 P pra!‏ و دم 
Ol AI SAS‏ 2 موقي An Sat‏ ليومت Wa we‏ حار Bay‏ 
2 حم gig‏ ا 4 ci‏ 
١ Ou A 3 ANENG Men run KANO WA‏ 
هك CUPAN iio c did‏ لت gi Tab b sasa AP:‏ 


P 1‏ 2 ات * Ao Z‏ - ع 
(لجار In Sa JARAN Ind AF‏ 0 


4498. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka seraya berkata, Telah 
mengabarkan kepadaku Yusuf bin Mahik dia berkata: Sungguh aku berada di samping Aisyah 
ketika dia berkata: Sesungguhnya telah diturunkan kepada Muhammad shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika beliau di Makkah, dan pada waktu itu aku bersama seorang budak sedang 
bermain-main. Ayat itu berbunyi: Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada 


mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." (Al Qamar: 45-46). 
ر‎ a و و‎ MN 841 ne Bag 5 > <s GULA ANI و‎ 8, 
VE ANE ko TAN Gak خاد عن حَلِدِعَنَ عكر مَدَعَنَ‎ SE ah SAS 

7 GA AWANG a PEE رهد‎ AG Poorna AL 
Par KATA saa Lk SANI 53) أنشدلعَهَدَ‎ Ja AAS a 


2 


7 A < 


e 7 


Sada Ji Sea‏ 4 سول óg SAN R35 esa IN‏ ڄو هو ANIS‏ س م 
SAS AEN saie KANG AN II SA‏ 


4499. Telah menceritakan kepadaku Ishaq Telah menceritakan kepada kami Khalid dari 
Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
ketika beliau berada di Quba pada hari Badar: "ANSYUDUKA 'AHDAKA WAWA'DAKA, 
ALLOOHUMMA IN SYI'TA LAA TU'BAD BA'DAL YAUM Ya Allah, sesungguhnya aku memohon 
kepadaMu akan sumpah dan janjiMu, ya Allah, jika Engkau mau, maka engkau tidak akan 
disembah lagi setelah hari ini." Lalu Abu Bakar meraih tangan beliau dan berkata; Cukuplah 
wahai Rasulullah, engkau telah memaksa atas Tuhanmu. Lalu beliau pun mengenakan baju 
perangnya, kemudian beliau keluar dan mengucapkan (firman Allah): "Golongan itu pasti 
akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari 
yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit." (Al Qamar: 45- 
46). 


Bab: [Bab] Surat Ar Rahman ayat 62 
AN 2 Tap AÑ - G2 57 2 ر ر ےو اہ‎ san 0 رو ماس م‎ UE 
Sa rr ai 


G 2 2 a Z,‏ 5 25 و A A 0 ot 0 34 A e‏ و 
o N Sg‏ َنأ eka gae SAN aa‏ قال NGE‏ من فضة 
- و - 4 
PA LAA 5 AT 0 KA 5 a‏ 22247 
نيماو ماف ماو kaka bans aa AN ai‏ رتم إلا 


Pen pagi علو‎ As, 
4500. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Al Aswad Telah menceritakan 
kepada kami Abdul 'Aziz bin Abdus Shamad Al 'Ammi Telah menceritakan kepada kami Abu 
Imran Al Jauni dari Abu Bakr bin Abdullah bin Qais dari Bapaknya bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Dua bagian dari surga yang perabotnya dan segala isi di 
dalamnya terbuat dari perak. Dan dua bagian dari surga yang perabotnya serta segala isi di 
dalamnya terbuat dari emas. Tidak ada yang menghalangi suatu kaum untuk melihat Rabb 
mereka selain selendang keagungan yang ada di wajah-Nya di surga 'Adn." 


Bab: [Bab] Surat Ar Rahman ayat 72 
asia ANGIN A بكر عبد اښ کن ناپ رشو‎ 
sagêd aken ISBN NE ڪر مها و يلان‎ 
EEIT A Pe Pan EA ماو‎ pada si ai 


Pa 


0 PEN P 0 7 A 
SEE Ga ERA لى ر الا ر‎ is 
4501. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepadaku Abdul Aziz bin Abdush Shamad Telah menceritakan kepada kami Abu Imran Al 
Jauni dari Abu Bakr bin Abdullah bin Qais dari bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Dalam surga terdapat kemah yang terbuat dari permata yang berongga 
dengan luas enam puluh mil. Pada setiap sudutnya terdapat penghuni, namun mereka tidak 
dapat melihat yang lain, orang-orang mukmin mengelilingi mereka. Dan (di dalam surga juga 
terdapat) dua kebun yang gelas-gelas, serta segala sesuatu yang berada di dalamnya terbuat 
dari perak. Tidak ada lagi yang menghalangi antara suatu kaum untuk melihat Rabb mereka 
kecuali pakaian kesombongan yang melekat di wajah-Nya di dalam Jannah Aden." 


Bab: [Bab] Surat al Wagi'ah ayat 30 


Sean ANA حَدَتَمَاسُفَيَانُ‎ Á MA EHALA 35- 
\ sekak NG LGS Masi PEKAN GS Ig alas : LE SA 


ر 


ash‏ ) وَظِلْمَمَدُودٍ 


4502. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu sampai kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dalam surga terdapat sebatang pohon yang 
bilamana seorang yang berkendaraan berjalan di bawahnya selama seratus tahun, maka dia 
belum habis melewati bayangannya. Karena itu, bacalah jika kalian mau yaitu ayat, "WA 
ZHILLIM MAMDUUD (Dan naungan -pohon- yang terbentang luas). (QS. Alwagi'ah 30) '" 


Bab: Maksud "AI Jala" adalah mengusir dari satu tempat ke tempat lainnya 


LA 


pik ga MANAN GUA Inna SIS pen MAE وقد‎ AA KANG 


Gak AN ma AAN 546 جبیر‎ 
<2 LANG af 7و و‎ A 
PARAE KA قال َرَت‎ JÊNG AL NG Gah ذکر‎ Nat AIA ib 


Pd - 2 
w a 2 
PA) setang LAN 
NAN بنى‎ SNG 
22 e. ر‎ pa 


4503. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Telah menceritakan 
kepada kami Sa'id bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Husyaim Telah 
mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair ia berkata: Aku pernah bertanya 
kepada Ibnu Abbas mengenai surat At Taubah, maka ia pun menjelaskan, "Surat At Taubah 
adalah diistilahkan Al Fadlihah (yang membongkar kejahatan kaum munafik). la senantiasa 
turun dengan ungkapan, 'WA MINHUM.., WA MINHUM.. (Dan di antara mereka.. dan di 
antara mereka) ' hingga mereka pun menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa 
dari mereka kecuali disebutkan dalam surat tersebut." Kemudian aku bertanya, "Bagaimana 
dengan surat Al Anfal? ' Ia menjelaskan, "Surat itu turun pada saat terjadinya perang Badar." 
Aku bertanya lagi, "Kalau surat Al Hasyr?" la pun menjelaskan, "Surat itu turun berkenaan 
dengan Bani Nadlir." 


ERa PEN GEA GE اوا خم تابو‎ SESI مدر ك‎ LAN SS 
KANG سو‎ JENG LSN PL لان عباس رضي‎ 


4504. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Mudrik Telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Hammad Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari 
Sa'id ia berkta: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai surat Al Hasyr, maka ia 
pun menjawab, "Surat itu adalah surat An Nadlir (surat yang turun berkenaan dengan Bani 
Nadlir)." 


Bab: [Bab] Surat al Hasyr ayat 5 


kasad EN Jo NG gen BIASA رضي اله‎ EA عن افع‎ E iSS 
Z 2 PE 


ALA LS َر‎ SIK: Aa TA NGANG SERAI mi A 
iig KASI WENG 


4505. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Laits dari 
Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
membakar pepohonan kurma Bani Nadlir dan juga memotongnya, yakni Al Buwairah, maka 
Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, "Pepohonan (kurma) yang telah kalian tebang atau yang 
kalian biarkan berdiri tegak di atas pokoknya adalah atas dasar izin dari Allah, dan untuk 
menghinakan orang-orang yang fasik." (QS. Alhasyr 5). 


Bab: (Bab) Surat al Hasyr ayat 6 


1 


PI Aan A ALE as 
menga ده‎ KN مما‎ KAN SI ES NG ELIA عَنَعْمَرَرَضِيَ‎ 


P 


KAA ALA ISA سول‎ JSS لا‎ Da َم يو جفَالْمُسَلِمُو‎ 
ál Jegi NI جو‎ YENG La A aa TJ 


4506. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan lebih dari sekali dari Amru dari Az Zuhri dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan dari Umar 
radliallahu 'anhu ia berkata: "Harta kekayaan Bani Nadlir yang telah dijadikan Fai oleh Allah 
atas Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam adalah termasuk harta yang diperoleh tanpa 
campur tangan sedikit pun dari kaum muslimin, baik itu dengan kuda perang atau yang 
lainnya. Sesungguhnya harta itu adalah milik Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam secara 
khusus dan sebagai nafkah bagi keluarganya. Sedangkan sisanya untuk perlengkapan 
persenjataan perang dan sejumlah kuda perang fi Sabilillah." 


Bab: [Bab] Surat al Hasyr ayat 7 


NGA ál i اهم‎ E y مَنَصو‎ E na ST A 
NANG SAN NAN a) AN ga AN oa AI 55 


A م‎ - 


PAN حء يي‎ Cs 22A NG 7 © Pata NA KA AL - و‎ 
D BNIB فَجَاءَتٌ‎ AGAN TT 


A l? PENA ZA p WÉ 

PELAN ES 3 2323 A pelayan Ka ANA MPa 5 01 1 Ayana!‏ ات Neng‏ ڪين 
En A 000 Pa 2 1‏ ر 5 و ا A‏ کاک Pa‏ 

: ana MEA Sl bala sas asi كنت قر‎ IBI BSI 


A 


4 


IMA NI £ NGGEN ہی‎ LA 316 pa Zass aé Me 
EA KAN En AR A 21 


4507. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alyamah dari Abdullah ia berkata, "Semoga 
Allah melaknati Al Wasyimaat (wanita yang mentato) dan Al Mutawatasyimaat (wanita yang 
meminta untuk ditato), Al Mutanammishaat (wanita yang mencukur alisnya), serta Al 
Mutafallijaat (merenggangkan gigi) untuk keindahan, yang mereka merubah-rubah ciptaan 
Allah." Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita dari Bani Asad yang 
biasa dipanggil Ummu Ya'gub. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, "Telah sampai 
kepadaku berita tentang Anda. Bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu." Abdullah 
berkata, "Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka yang terdapat di dalam Kitabullah?." Kemudian 
wanita berkata, "Sungguh, aku telah membaca di atara kedua lembarannya, namun di 
dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah Anda katakan." Abdullah menjelaskan, 
"Sekiranya Anda membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudari akan 
menemukannya. Bukankah Allah telah berfirman: 'Apa yang dibawa Rasul untuk kalian, 
maka ambillah, sedangkan apa yang dilarangnya, maka tingalkanlah? '" (OS. Alhasyr 7). 
Wanita itu menjawab, "Ya, benar." Abdullah melanjutkan, "Sesungguhnya beliau telah 
melarang hal itu." Wanita itu kembali berkata, "Tetapi, sesungguhnya aku menduga kuat, 
bahwa isteri anda sendiri melakukan hal itu." Abdullah berkata, "Kalau itu anggapanmu, 
berangkatlah dan lihatlah." Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ternyata 
tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, 
"Sekiranya isteriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya." 


SERAHAN GP ADS سيان قال د گر‎ EA NE SAS SAS 
2 ر‎ Ta 


WIB ANA LAS EA NGANGEN a o 


يصاع سلا 


ADA P 12 57 2 


4508. Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman 
dari Sufyan ia berkata: Aku menuturkan kepada Ibnu Abis hadits Manshur dari Ibrahim dari 
'Algamah dari Abdullah radliallahu "anhu, ia berkata: "Semoga Allah melaknat Al Washilah 
(wanita yang menyambung rambutnya)." Maka la pun berkata, "Aku mendengarnya dari 
seorang wanita yang biasa dipanggil Ummu Ya'gub, dari Abdullah, sebagaimana hadis 
Manshur." 


Bab: [Bab] Surat al Hasyr ayat 9 


pak PRE يونس دتا و کر غي ان ڪيا‎ ag era 


# 


RA A 25? Seii ási esi عُمَرْرَضِيٌ الله‎ 


CA 
Gx 
CA 
Gx 
NC: 


SEN ل‎ ALAN LAN AS NERDEN M Per 


KS‏ عَنْمُسييم 
Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami‏ .4509 
Abu Bakr yakni Ibnu Ayyasy, dari Husain dari Amru bin Maimun ia berkata; Umar bin Al‏ 
Khaththab radliallahu 'anhu berkata, "Aku wasiatkan khalifah untuk memperhatikan kaum‏ 
Muhajirin yang pertama-tama kali hijrah, agar ia mengetahui apa yang menjadi hak mereka.‏ 
Dan aku juga wasiatkan khalifah untuk memperhatikan orang-orang Anshar yang telah‏ 
menyediakan tempat kediaman dan keimanan sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
berhijrah, agar ia menerima orang yang berbuat baik dari mereka dan memaafkan orang‏ 
yang berbuat buruk dari mereka."‏ 


2 


LE Aa BA Pasis AS اهيبن‎ AL Ang حَدَدْنِي‎ 


Gia az 9 8 4 ورج اد عل‎ SI 7 د‎ ay Li 
ANG ya NG ga NI, SN ai أي هر‎ ESAI 
4 Z g يورا م‎ ? 04 ١> و‎ Una 75 4 * 1 1 56 27 CG 
Higa E AEA sina ag gha is Bagan si 


JW IL BMI Aa مه الك اء ا‎ SAM Aan 


- 5 A AS 2 2 الت‎ ENS > Ban ر ر‎ an an Le na 
الاير‎ AAN An PENA AA BK 


Ia SA AAN NGGI‏ کک السرا جو و کطو nd ELING lan‏ عَدَا 
الو جل على رشو A EN SAN‏ سدم AA NAIB‏ 


NANA, 04 242? 675 را مه‎ “22. PP APA 6 
= PR AJB) 


4510. Telah menceritakan kepadaku Ya'gub bin Ibrahim bin Katsir Telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Fudlail bin Ghazwan Telah 
menceritakan kepada kami Abu Hazim Al Asyja'i dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu ia 
berkata: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, sungguh, aku mengalami kesulitan (tidak mendapatkan makanan)." Maka 
beliau pun mengutus seseorang kepada isteri-isterinya, namun ternyata utusan itu tidak 
mendapatkan (sesuatu makanan pun). Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidakkah ada seorang pun yang mau menjamunya untuk malam hari ini, semoga 
Allah merahmatinya." Kemudian berdirilah seorang laki-laki dari kalangan Anshar seraya 
berkata, "Aku wahai Rasulullah." Lalu laki-laki itu pun pergi menemui keluarganya dan 
berkata kepada isterinya, "Ini adalah tamu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, janganlah 
kamu mengecewakannya barang sedikit pun." Sang isteri pun berkata, "Demi Allah, aku tidak 
lagi memiliki apa-apa kecuali makanan untuk anak kita yang kecil." Laki-laki itu berkata, "Jika 
anak-anak ingin makan malam, maka tidurkanlah mereka. Lalu kemarilah dan matikanlah 
lampu, kemudian kita berpura-pura menyantap makanan." Akhirnya sang isteri pun 
melakukannya. Pada keesokan harinya, laki-laki itu pun menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan beliau pun bersabda: "Sungguh, Allah merasa ta'ajjub atau tertawa 
lantaran apa yang dilakukan si Fulan dan si Fulanah." Sehinngga Allah 'azza wajalla pun 


menurunkan ayat, "Dan mereka lebih mementingkan yang lain, meskipun mereka sendiri 
sangat kesusahan." (OS. Alhasyr 9). 


Bab: [Bab] Surat al Mumtahanah ayat 1 
PNY nia La AN BASE as LE AN دتا‎ 
: seán TEA is cts Z يقو‎ ELÉ رضي‎ Bea EA AS gios الله ر‎ Ae 
, snake peui SAS A EA Las 
IBAN & ASAAN Gi NES KE ANA KAKA SAMA 
SU lis taa HAIR ا جو لكاب‎ 


DA 


4 MR m 2 Áá ص‎ Da 
وين شر عي يسكاط‎ Ai li basa Ba ا‎ 


Z 


NN 


JENIS AM aga ag BA Ans at aka pa 
Ata, Pa rana 4 GR Sai YA EA ALS YANG عََيَارَسُو‎ 


WAB | AGA ad Nia nn 23 SEK PAPAN مه‎ AA اتات‎ 
Hn mnta A LEN joé NI عَنَّدِينِي‎ AN AA SOAP SENAO as 
AIA, وَمَايْدَرِ‎ AN LN NU PA دَعَنِي يَارَسُو‎ tas ng 
E TN E Baba a NAN 


r LA 


MASE yy 


N 


LAN 
A 


4 2 


A ye - 


3 


Te ys NA ATANG He 


E peka Au 46 Pena عم ومَاتَرَ‎ PAN دمع الان‎ 


4511. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar ia berkata, Telah menceritakan kepadaku 
Al Hasan bin Muhammad bin Ali bahwa ia mendengar Ubaidullah bin Abu Rafi' sekretaris Ali, 
berkata, Aku mendengar Ali radliallahu "anhu berkata: Aku, Zubair dan Miqdad pernah diutus 
oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan bersabda: "Berangkatlah kalian hingga kalian 
tiba di Raudlah Khakh, sebab di tempat itu ada seorang wanita yang membawa surat, dan 
ambillah surat itu darinya." Setelah itu, kami pun segera pergi dengan memacu kuda berlari 
kencang hingga kami sampai di Ar Raudlah, dan ternyata kami pun mendapati seorang 
wanita yang dimaksud. Kami berkata, "Tolong keluarkan surat itu." Wanita itu menjawab, 
"Aku tidak membawa surat?" kami katakan, "Kamu keluarkan kitab itu, ataukah kami benar- 
benar akan melucuti pakaianmu." Akhirnya wanita itu pun mengeluarkan surat dari jalinan 
rambutnya. Dan kami segera membawanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan 


ternyata surat itu ditulis oleh Hathib bin Balta'ah dan akan disampaikan kepada orang-orang 
musyrik yang bertempat tingga di Makkah. la mengabarkan tentang beberapa agenda 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: 
"Apa-apaan ini wahai Hathib?" Hathib berkata, "Janganlah Anda terburu-buru dalam 
memberikan putusan atasku wahai Rasulullah. Aku adalah seorang yang berkebangsaan 
Ouraisy, namun aku bukanlah bagian dari diri mereka. Orang-orang yang bersama Anda dari 
kalangan Muhajirin sesungguhnya memiliki kerabat yang dapat memberikan pengamanan 
untuk keluarga dan juga harta mereka di Makkah. Karena itulah aku ingin ketika aku tidak 
lagi memiliki pertalian nasab terhadap mereka untuk berbuat sesuatu yang dengannya 
mereka mau turut menjaga kerabatku. Tidaklah aku melakukannya karena kekufuran atau 
lantaran murtad dari agamaku." Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya, ia telah berkata jujur pada kalian." Tiba-tiba Umar berkata, "Izinkanlah aku 
untuk menebas lehernya wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Sesungguhnya ia turut dalam 
peperangan Badar. Apa alasanmu, bukankah Allah telah memberikan kekhususan terhadap 
Ahlu Badar seraya berfirman: 'Beramallah kalian, sesuka kalian. Sesungguhnya, Aku telah 
mengampuni kalian.'"" Amru berkata: Terkait denga peristiwa ini, maka turun pulalah ayat: 
"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil musuh-Ku dan musuh kalian 
sebagai wali." (QS. Almumtahanah 1) Aku tidak tahu, apakah itu adalah ayat yang tercantum 
di dalam hadis, ataukah ungkapannya Amru. Ali menceritakan kepada kami, la berkata, 
Pernah diceritakan kepada Sufyan bahwa, dalam persoalan ini turunlah ayat: "Janganlah 
kalian menjadikan musuh-Ku dan musuh kalian sebagai wali." (OS. Almumtahanah 1) Maka 
Sufyan berkata, "Hal ini terkait dengan peristiwa itu. Aku menghafalnya dari Amru dan aku 
tidaklah meninggalkan satu huruf pun darinya. Dan aku belum pernah melihat orang yang 
menghafalnya selain aku." 


Bab: [Bab] Surat al Mumtahanah ayat 10 


ع و دس 


ANA AGS apa ss 


2200 SA 


aka yag LI NI sis KA Iga : TN ala JIE en sae 
Sa Ie KELAMAAN AN) ةبقو‎ Dok ea كَانَيَمْتَحِنْمَنَهَاجْرَإِلَيَهِمِنَ الْمُوْ‎ 
BS A AN Kn 3 قول عمو ر جم ) ال‎ d) Da 


A 


r 


0 € 2 4 2 27 4 2 وم‎ 0 7 
A Sa A pal ag سول الله صلی اله وود‎ 
2 4 2 و دا‎ 2 gl AN LL Da 27 A | 
GP NE BEN SI 3 PAMA لدكد با تشتف عل‎ NANG ۴ 


PAN PISA SAN Ji; 


4512. Telah menceritakan kepada kami Ishag Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin 
Ibrahim bin Sa'dari Telah menceritakan kepada kami Anak saudaraku Ibnu Syihab dari 
pamannya Telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwanya Aisyah radliallahu 'anha Telah 
mengabarkan kepadanya, bahwasanya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menguji kaum 
wanita yang berhijrah kepadanya dengan ayat ini: "Wahai sang Nabi, apabila wanita-wanita 
mukminat datang kepadaku hendak berbai'at -hingga firman-Nya- (Allah) Maha Pengampun 


dan juga Penyayang." (OS. Almumtahanah 2). Urwah berkata; Aisyah berkata: Wanita-wanita 
mukminat yang mengikrarkan syarat ini, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda padanya: "Sesungguhnya aku telah membai'atmu." Yakni beliau membai'atnya 
hanya sebatas ungkapan. Dan demi Allah, tangan beliau tidak pernah menyentuh tangan 
seorang wanita pun dalam berbai'at. Beliau tidak pernah membaiat mereka kecuali dengan 
ungkapan: "Sungguh, aku telah membai'atmu atas perkataan itu." Hadits ini dikuatkan oleh 
Yunus, Ma'mar dan Abdurrahman bin Ishag dari Az Zuhri. Dan Ishag bin Rasyid berkata, dari 
Az Zuhri dari Urwah dan 'Amrah. 


Bab: [Bab] Surat al Mumtahanah ayat 12 


<i 


Pera‏ افيه E E A PU Ja‏ ر 

ANG A AN A kaa sale سول ص ال ل‎ SEE ES 

: KAN صل‎ NGING ji ا‎ ME SMA BEKAL 
وَسَلَم شَيَكَاقَانَطَلَقَتوَرَ اا‎ 


4513. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar Telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyyah 
radliallahu 'anha ia berkata: Kami berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
lalu beliau pun membacakan ayat kepada kami: "Dan janganlah mereka menyekutukan Allah 
dengan sesuatu apapun." Kemudian beliau juga melarang kami untuk melakukan Niyahah 
(meratap saat tertimpa musibah). Lalu seorang wanita menggenggam tangannya dan 
berkata, "Sesungguhnya si Fulanah telah membahagiakanku, dan aku ingin segera 
membalasnya." Namun, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak berkata apa pun pada wanita 
itu. Wanita itu pergi, kemudian kembali lagi, dan beliau pun membai'atnya. 


wa 2 7 قا دا‎ 2 18, Dr ر کےا رر و‎ 
otia Ket IE Sar جرير قَالَحَدَنْنَا أي قَالَ‎ CIA SNN EA War AN 


ra 


Len aa Na aan 
4514. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Wahb bin Jarir ia berkata, Telah menceritakan kepada kami bapakku ia berkata, 
Aku mendengar Az Zubair dari Ikrimah dari Ibnu Abbas terkait dengan firman Allah Ta'ala: 
"Dan janganlah mereka mendurhakaimu dalam kebaikan." Ia berkata, "Sesungguhnya hal itu 
hanyalah syarat yang Allah persyaratkan untuk kaum wanita." 


NIS Kerna A Na‏ 3 حَدَتَمَامْكَالَحَدٌ 1 ANN‏ ی 


AMS ANA A Pua sa in كنا‎ EL الصَّامِتِرَضِيَ‎ 


A 


KAYA Fa ر‎ 1 


a NK i- SA, JSI 183 ANA SIS 


E EE ATONEN kala A SAI saba a AKA AAR 7 san 
NG yaa ana. EOS رَلَدُتَابَعَمُعَبَدُ‎ LAGI) AEREN 


4515. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata; Az Zuhri Telah menceritakannya kepada kami, ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Abu Idris bahwa telah mendengar Ubadah bin Shamit radliallahu 
'anhu berkata: Suatu hari, kami berada di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau 
pun bersabda: "Apakah kalian mau berbai'at kepadaku bahwa kalian tidak akan 
menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, dan kalian tidak akan berzina dan tidak pula 
akan mencuri?" kemudian beliau membaca ayat dari surat An Nisa’. Dan mayoritas redaksi 
Sufyan "Ia membacakan ayat" (Bukan ayat surat Annisa'). Barangsiapa di antara kalian yang 
memenuhi janjinya, maka ganjaran pahala ada di sisi Allah. Dan siapa yang melanggar satu 
darinya lalu ia disiksa, maka hal itu adalah kafarah baginya. Namun, siapa yang melanggar 
satu darinya lalu Allah menyembunyikan kesalahannya, maka dosa hal itu kembali kepada 
Allah, bila Dia berkehendak, maka Dia akan menyiksanya, dan bila menghendaki, Dia akan 
mengampuninya. Hadits ini diperkuat oleh Abdurrazzag dari Ma'mar, yakni terkait dengan 
ayat. 


AGAN RI BANGSA MAAN BASIS جي‎ NE KEP PALA NYA 
MANIA DI Sa : LAN GA 
PEN SS I KARO ك‎ Alina a 
MAI يحون يجش الر‎ Ik AE كان‎ ka As RENEE 


Tai IM 


KEL ANI مُبَايمَتَكَعَلَ‎ Ea JAN ata NG) LANANG) ES ALI SI حى‎ 


a - 


PAN ira angka Al JERSEY NN 500 EN GG ANG 
عل ذلك ققات مر اوو احدة د با َعَم يَارَسُولَ‎ ANG Sta) CAS at قر‎ 


A 


< L ENZ oe Pe LA { SE Pa 2 - Pan 
EA ena EA PINGIN ANA Gap ALA AA 
Ý 


4516. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Telah menceritakan 
kepada kami Harun bin Ma'ruf Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb ia 
berkata, Telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij bahwa Al Hasan bin Muslim Telah 
mengabarkan kepadanya dari Thawus dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma ia berkata; Aku 
pernah turut menunaikan Shalat 'Idul Fithri bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
Abu Bakar, Umar dan Utsman, maka semuanya shalat terlebih dahulu sebelum khuthbah. 
Dan setelah shalat, barulah mereka menyampaikan khuthbah. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam turun, maka aku melihat saat beliau memerintahkan dengan tangannya agar kaum 
lelaki duduk. Dan setelah itu, beliau berjalan ditemani Bilal melewati mereka hingga sampai 
di tempat kaum wanita berada. Kemudian beliau membaca: "Wahai sang Nabi, apabila 


wanita-wanita mukminat datang kepadamu hendak berbai'at bahwa mereka tidak akan 
menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak akan 
membunuh anak-anak mereka, serta tidak akan berbuat kebohongan..."(@S. Almumtahanah 
12). hingga beliau selesai membaca ayat itu keseluruhannya. Setelah itu beliau bersabda: 
"Kalian semua berada di atas janji itu." Lalu salah seorang wanita menjawab, "Ya, wahai 
Rasulullah." Sementara yang lain diam. Al Hasan tidak tahu, siapakah wanita itu. Akhirnya 
para wanita bersedekah, sedangkan Bilal membentangkan pakaiannya, sementara mereka 
melemparkan gelang dan cincin-cincin mereka ke dalam pakaian Bilal. 


Bab: [Bab] Surat Ash Shaf ayat 6 


sS a a PA AN 


ENG KI, KESAN is KAH عله‎ AN س ر سول الله صل‎ JBL 


LAN الاس ڪل فكمي‎ Da Ag Atasi 


4517. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Jubair bin Muth'im 
dair bapaknya radliallahu 'anhu ia berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berabda: "Sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, 
Ahmad, Al Mahi yang maknanya dengankulah Allah menghilangkan kekafiran. Aku juga 
adalah Al Hasyir, yang maknanya manusia dibangkitkan di atas telapak kakiku. Dan aku juga 
Al 'Agib." 


LANA PA PA 
A 


Bab: [Bab] Surat al Jumu'ah ayat 3 


2 رمه 


Pd ا ا و و‎ E 1 و و‎ KÉL AS ل‎ NANG 
APA نا ياليو ڪن‎ LAN SA ALS SANE ang 
PRA PE S a ANE اعد اَي صل‎ JAS NENG 


عد 2.12 


7 لح‎ st AA م ودام‎ Au 2 مض‎ Nat, 2 2. , 

Ca 6 يُرَاجِعَهُ > حَتى سَأل‎ ANG PA RAI Gg Ad nia AS 

6 AS UNS DIES Foula tag ala GEA pe NI AP da NI 
و ر رار 75 2 وده‎ P na 
PE BIHAN بز‎ Mg iae و ا‎ 
اا ر و‎ E ا‎ A 0 

آي الغيَث ڪن EP gag‏ صل الله Nana asa‏ 


4518. Telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu ia 
berkata: Suatu hari, kami duduk-duduk di sisi Nabi shallallahu "alaihi wasallam, lalu 
diturunkanlah pada beliau surat Al Jumu'ah dan "WA “AAKHARIINA MINHUM LAMMAA 
YALHAOUU BIHIM." Maka aku pun bertanya, "Siapa mereka itu wahai Rasulullah?" Namun, 
beliau belum juga menjawab hingga tiga orang bertanya. Di antara kami ada Salman Al Farisi. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan tangannya pada Salman dan 
bersabda: "Sekiranya keimanan itu ada di gugusan bintang, niscaya keimanan itu tetap akan 


diperoleh oleh sekelompok atau seseorang dari mereka itu (Orang-orang Persi)." Telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab Telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz Telah mengabarkan kepadaku Tsaur dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Niscaya (keimanan) itu akan diperoleh oleh 
sekelompok orang dari mereka (Orang Persi)." 


Bab: [Bab] Surat al Jumu'ah ayat 11 


- و‎ 6 Pa Z Z 
Pa PAP ره را م و‎ f 2 و‎ 23? -2 ME 0 575 ےک د‎ KAR مو‎ A َك‎ NANG 


=. 
21244 Tap: A PD گرو راا وار »ر 2ه‎ PA AKN AL هو سس 2 > و ر ر‎ > 
Pa 
AA 4 Aa Zg Zs 0 


das‏ الَا سإلا اتی SEE EL‏ ل اله 3 31361 SBN ARI) 315 les‏ كوك 
)6 


4519. Telah menceritakan kepadaku Hafsh bin Umar Telah menceritakan kepada kami Khalid 
bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Hushain dari Salim bin Abul Ja'dari dan dari 
Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma ia berkata: Pada hari Jum'at, 
datanglah barang dagangan sementara kami saat itu sedang bersama Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam. Maka orang-orang pun pergi kecuali dua belas orang yang tersisa, maka Allah 
menurunkan ayat: "Dan ketika mereka melihat perdagangan atau kesenangan mereka 
bergegas padanya dan meninggalkanmu dalam keadaan berdiri (menyampaikan khuthbah)." 
(OS. Aljumu'ah 11). 


Bab: [Bab] Surat al Munafiguun ayat 1 


Z 2. sar A 210000 NA AE 5 si P 
Eih PIL يرارق قال‎ DE BU نا ي‎ Jan gan) SAS ai 
TAZ (21 ZD t- SA 00 ا 3 سي‎ gig <2 2.22 ya AI: ja 2 
يفصو امن حَوَلِوِوَلِينَرَجَعْنَامِنَ عند‎ jas AN مَنَعِنْدرَ سول‎ EN RSNI يقو‎ ANE 
haia só َد گر فيي صل‎ gand ANUS SES ENG AS 
GL AL ر‎ P A > JA g ورم‎ 7 7 p a 
SSL امًاقالو‎ a سَلَم ل‎ aÁ رَس ول اله صل‎ a 18225553 


go 1 
ba 
Z 


7 و 
م و OEY sS TA‏ کر ا a Ad‏ 5 247 $ 2123 4 : اا OS‏ 


BA 
pen Ah 


DAL PE PAKA GA Beng ASAM WAN GOA CE ع اا ردت الان‎ 
1 7 Io DA عمى مااردت رسو لالله‎ 
AG EA SIT ka sa PN LAN a 


4520. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja’ Telah menceritakan kepada kami 
Isra'il dari Abu Ishag dari Zaid bin Argam ia berkata: Aku berada dalam suatu peperangan, 
lalu aku mendengar Abdullah bin Ubbay berkata, "Janganlah kalian berinfak atas orang- 
orang yang bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sehingga mereka lari darinya. 
Dan jika kita kembali dari sisinya, niscaya orang-orang mulia (kuat) akan mengeluarkan 
orang-orang yang hina darinya." Maka aku pun menuturkan hal itu pada pamanku atau 


Umar dan ia pun menuturkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian beliau 
memanggilku, maka aku menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam mengirimkan utusan kepada Abdullah bin Ubbay dan para sahabatnya, 
namun mereka bersumpah bahwa mereka tidak mengatakannya. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pun mendustakanku dan membenarkan Abdullah bin Ubbay 
beserta sahabat-sahabatnya. Sehingga aku tertimpa kesedihan yang belum pernah kualami 
sebelumnya. Aku duduk termenung di Ka'bah, kemudian pamanku bertanya padaku, "Apa 
yang kamu inginkan sehingga Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mendustakanmu dan 
memarahimu?" Maka Allah menurunkan surat: "IDZAA JAA'AKAL MUNAAFIOUUNA." (OS. 
Almunafigun). Akhirnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengutus seseorang 
kepadaku dan membacakan surat itu, kemudian utusan itu berkata, "Sesungguhnya Allah 
telah membenarkanmu wahai Zaid." 


Bab: [Bab] Surat al Munafiguun ayat 2 


A 


atis 


.. A 


IKLAN Cap 56 BARE A A ابِيلعَنٌ أ‎ SAS بي ياس‎ aas حَدَثَمَا‎ 


Pd PA 07 A 
14 2 W. ا‎ 


EN يفصو‎ Sea اَل‎ ENY SANTA Kh gé 
ea JI AE ال صل‎ sn Jas IA 
Sarla Lia ena PA AS at Gada KA شو لاقع‎ SERA 36 
JASA AANS sia A KANA AHH JAHE NG MEH 


esak EN SAN فارسإ رسو‎ AG ANG Ia اکل قو‎ 


BEM SSI 


dd 
.. 


rd LA 

Ar A Pa 

dee 14 
7 


4521. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami 
Isra'il dari Abu Ishag dari Zaid bin Argam radliallahu 'anhu, ia berkata: Suatu ketika, aku 
berada bersama pamanku, lalu aku mendengar Abdullah bin Ubbay bin Salul berkata, 
"Janganlah kalian memberi infak kepada mereka yang berada di sisi Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hingga mereka lari darinya." Dan ia juga mengatakan, "Jika kita kembali ke 
Madinah, niscaya orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang terhina darinya." 
Maka aku pun menuturkan hal itu pada pamanku dan ia pun menyampaikannya kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubbay dan para sahabatnya, dan mereka bersumpah 
atas apa yang mereka katakan. Dan akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
membenarkan mereka dan mendustakanku. Aku pun tertimpa rasa sedih yang belum pernah 
kurasakan sebelumnya. Aku hanya bisa duduk di dalam rumahku, sehingga Allah 
menurunkan surat: "IDZAA JAAAKAL  MUNAAFIOUUNA..-hingga firman Allah- 
HUMULLADZIINA QAALUU LAA TUNFIOUU 'ALAA MAN 'INDA RASULILLAH (mereka itulah 
orang-orang yang mengtaakan Janganlah kalian berinfak kepada orang-orang yang bersama 
Rasulullah)...-hingga firman Allah- LAYUKHRIJANNAL A'AZZU MINHAL ADZALL." (Niscaya 


orang yang kuat akan mengusir yang lemah). Lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
mengutus seseorang padaku dan membacakannya atasku kemudian berkata, "Sesungguhnya 
Allah telah membenarkanmu." 


Bab: [Bab] Surat al Munafiguun ayat 3 


Si E Tab al maa Ian EN Da AG SSS 
ا قَالَأَيَضًا لَيِنْرَجَمَا‎ AR NAN VEE 


85 SA, Ed P A 


Ae Je beda SAM Kas‏ روح نكي لانو رت حَلَتَ 


KAA, pa 


BU IE رسو ل اله صل للَمُعَلَيَهوَسَلَّم‎ JERSEY JA at SA 


CAREPA rai EESE RETIRES 
PE IA EA 


4522. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Al Hakam ia berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ka'ab Al Ourazhi berkata, Aku 
mendengar Zaid bin Arqam radliallahu "anhu berkata: Ketika Abdullah bin Ubbay berkata, 
"Janganlah kalain memberikan infak atas orang-orang yang berada bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam." Dan ia juga berkata, "Jika kita kembali ke kota Madinah.." Maka 
aku pun mengbarkan hal itu pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sehingga orang-orang 
Anshar pun mencelaku. Kemudian Abdullah bin Ubbay bersumpah bahwa ia tidak 
mengatakannya. Lalu aku pulang ke rumahku dan tidur. Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memanggilku dan aku pun mendatangi beliau. Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya Allah telah membenarkanmu." Dan turun pula ayat, "HUMULLADZIINA 
YAOUULU LAA TUNFIOUU 'ALAA MAN 'INDA RASULULLAH." (AS. Almunafigun 7). Ibnu Abu 
Za idah berkata, dari Al A'masy dari Amru dari Ibnu Abu Laila dari Zaid dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


Bab: [Bab] Surat al Munafiguun ayat 4 


a Z 


JGN GRAN SAN SAS JAN خا دار هی‎ LAS 


ce 


Na 00 5 ag ANA a sis aké ge e 


2 


PANIK 4 ج‎ PIA NN IIA PA من عد مول ال كی يتقو‎ Ja 


KUN Ssi SEN قا حبر نە قار‎ a KAA Jo MEN 


4 


D P Para ea 


BEA ANA AAN Ie LAN ALS Hp WADA JANE BAANG 
PARA PI ر 2 درق سن ار‎ 
sa JENG گائوار‎ Na Lab 32 33 
4523. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid Telah menceritakan kepada kami 
Zuhair bin Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Abu Ishag ia berkata; Aku 
mendengar Zaid bin Argam ia berkata; Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, saat itu orang-orang tertimpa kesulitan, lalu 
Abdullah bin Ubbay berkata kepada para sahabatnya, "Janganlah kalian memberikan 
perbekalan kepada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
hingga mereka lari daripadanya." Dan ia juga mengatakan, "Jika kita kembali ke Madinah, 
niscaya orang-orang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina darinya." Maka aku 
pun segera menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengabarkan kejadian itu. 
Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim utusan kepada Abdullah bin 
Ubbay untuk menanyakan hal itu, namun ternyata mereka bersumpah dengan sungguh- 
sungguh bahwa mereka tidak mengatakannya. Mereka katakan, "Zaid telah mendustai 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sejak itu, maka ungkapan mereka itu begitu 
menyakitkan hatiku hingga Allah "azza wajalla membenarkanku dalam ayat, "IDZAA JAA "AKAL 
MUNAAFIOUUNA." Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggil mereka agar beliau 
memintakan ampunan bagi mereka, namun mereka memalingkan muka. Firman Allah, 
"KHUSYUBUM MUSYANNADAH." Yakni, maknanya mereka adalah orang-orang yang paling 
tampan. 


Bab: [Bab] Surat al Munafiguun ayat 5 


- 
Pd £ G 


2 SA PEPE وھ کر کا و‎ 2 272 > CN ه‎ E لات و وو 2 2 ۶ر‎ SAN 
كِنْتْمَعَعَمَي فسَمعت‎ Na AA Kean 
4 ر ور دود‎ ea, SG. F AL PNP 2.22 ya 8.4 AE gu A.s lar 

Maa EEN SEN A AE ARES 


Z 
A e 2 


Z 7? 
Aas قد گر عه 04 م وو‎ wr 7 قد گو تد‎ 2 E Pap patas ya 
Ha Gala Jo DA فد کر عمي !ل‎ Pa رتذلكل‎ SI ES ji) المديتة‎ 
A 
7 PA - A PA 
21234 Tia $ رع‎ Mall Art 2 و عور عه‎ me Taat, LA 


sana -‏ 5 
0 ا لو بع ب 19 aga‏ ر > في ANG‏ عرو 2 م 22س AN‏ 
شام ارا صم م A PAN‏ 2م يم AEA 2 “2 ANA wz O  ىنمم ٠ 22% IAEA‏ 


GA 4 
(Mag 


4 ر ea‏ ا ل يع اه معد ره ل ا م اك AH 227 0 AN‏ 
JUAN BEA A ALAN‏ [إِدَاجَاءَكَ ÉI BEAN‏ 


در 
LANG) Ja Áz‏ صل اللَمُحَلَيَوَ Pea‏ اها BEST IE‏ 


4524. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra`il dari Abu Ishaq dari 
Zaid bin Arqam ia berkata; Suatu ketika, aku bersama pamanku, lalu aku mendengar 
Abdullah bin Ubbay bin Salul berkata, "Janganlah kalian memberikan perbekalan kepada 
orang-orang yang berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga mereka lari 
daripadanya. Dan jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang mulia akan 
mengeluarkan orang-orang yang hina darinya." Maka aku pun menuturkan hal itu pada 
pamanku, dan pamanku menyampaikannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 
Kemudian beliau memanggilku, maka aku pun menceritakannya. Lalu beliau mengirim 


utusan kepada Abdullah bin Ubbay dan para sahabatnya, namun mereka bersumpah bahwa 
mereka tidak mengatakannya. Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendustakanku 
dan membenarkan mereka. Sejak itu, aku pun tertimpa kesedihan yang belum pernah aku 
rasakan sebelumnya. Aku hanya duduk di dalam rumahku. Pamanku berkata, "Apa yang 
kamu inginkan hingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendustakan dan 
memarahimu?" Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan: "IDZAA JAA'AKAL MUNAAFIOUUNA 
OAALUU NASYHADU INNAKA RASULULLAH (Ketika orang-orang munafik datang kepadamu, 
mereka berkata, 'Kami bersaksi bahwa Anda adalah Rasulullah)." Dan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus seseorang padaku dan membacakannya kemudian berkata, 
"Sesungguhnya Allah telah membenarkanmu." 


Bab: [Bab] Surat al Munafiguun ayat 6 


A 


Asek ع‎ al AE ALA 7 اوو ا و‎ 2 227 G? > NA -32A AREA. 
GAGE كنَافي‎ JIE AE سيعت جَابر‎ an علي‎ Sis 


z7 Z 4 Z‏ مج و 
ta‏ ديك 22 ja IG‏ وااو لع ÁRNA Á NA‏ | من LN‏ 
7 نمر هي جيش ر جا من المهاجر ينر جلا من الا نصار فققال الا نْصَارِيٌ يَاللانْصَارٍ 


A 


D WALA ل ر كر‎ a A A ANG biner را‎ SINAN 
4 lr AN LI 2 # 74? 4 ص‎ AL ر‎ E 
SANA فال دعو‎ WS AE sea PAN AJE LS ANG رشو‎ Ela 


gE? و‎ Kha Wi 2 akur رو ر‎ TG 2 x AN A 25 PAN A 
SS ine A ai 
A کر 2 2 م جن‎ 2 GRA pa Z 


0 


ANG 4 z z, 4 Z <‏ < 7 0 و3 KA‏ م 
AA‏ صل Is aeai ala gag SAN‏ رَسُولَاللَهدَعَنِى i‏ ب عنق JÉ BUAS‏ 

pak A 7 آذآ“‎ 
PERAI AA AAA س عدا يَتَحَدَّثٌ الدّاس‎ sala Ya AN 
AAN 34 3 ola 3 aa de 


JG jak aka IS ثرو‎ NS jaban ين‎ A 


Ka ASEAN NGABA EN AA an 


4525. Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan, berkata 
Amru; Aku mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: Suatu ketika dalam 
satu peperangan -sekali waktu Sufyan mengatakan: Dalam suatu perkumpulan pasukan- 
tiba-tiba seorang laki-laki dari kalangan Anshar mendorong seseorang dari Anshar, maka 
sang Anshar pun menyeru, "Wahai orang-orang Anshar." Dan sang Muhajir pun berkata, 
"Wahai orang-orang Muhajirin." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun mendengar hal 
itu, maka beliau bersabda: "Kenapa panggilan-panggilan Jahiliyyah itu masih saja kalian 
lestarikan?" para sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki dari kalangan 
Muhajirin mendorong seorang dari Anshar." Akhirnya beliau bersabda: "Tinggalkanlah, 
karena hal itu adalah sesuatu yang busuk." Abdullah bin Ubbay yang mendengar hal itu 
berkata, "Lakukanlah hal itu. Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang 
mulia akan mengusir orang-orang hina darinya." Berita ungkapan itu pun sampai kepada 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Kemudian Umar berdiri, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku 
untuk menebas leher seorang munafik ini." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Biarkanlah ia, sehingga orang-orang tidak berkomentar bahwa Muhammad membunuh 
sahabatnya." Ketika itu jumlah orang-orang Anshar lebih banyak dari pada jumlah kaum 


N 


Muhajirin saat mereka datang. Namun, setelah itu jumlah kaum Muhajirin menjadi lebih 
banyak. Sufyan berkata: Aku menghafalnya dari Amru. Amru berkata: Aku mendengar Jabir 
berkata: Suatu ketika, kami berada bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


Bab: [Bab] Surat al Munafiguun ayat 7 


PAT 


4 وو 2 2 کر“‎ LAILA 2 وام‎ 2 za Ke A 
A WA P 
Arta م‎ ana 4 f2 2 (247? MAI 222 د كم‎ LA NAS ena Ea 
SAS بالحرَّة‎ Celia نت عل‎ A نَالفضل یع اسب‎ AAS حَددَنِي‎ 
و‎ g A LA 

AT? Sofa »‏ 25 وى . ر و KAT‏ رر 3 AKEN NG BANA‏ و رر ر A‏ 0 25- 
بن ارقم و بلغه شد ة حر ني يذ کر ha PAR LA Je ag gang ESA‏ قول الله JEW ÉN‏ 

A 


و س صر 
A 1 25‏ 


E‏ 0 ر اناس و25 2 A WA WA. TE Aa A‏ ر وار PANAS‏ و 
LEAN‏ 5 ابن الفضل HANG 616 DA jan AS JUS LES a‏ 


P r P jA 


PA A 


Aala 2 NN‏ و ا لوز 
الذي قول ر سول الله صلی اله A3 APAN SIA NAS a ga:‏ 


4526. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berkta, Telah menceritakan 
kepadaku Isma'il bin Ibrahim bin Uqbah dari Musa bin Uqbah ia berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Abdullah bin Al Fadl bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata: Aku merasa 
sedih terhadap mereka yang terbunuh dalam peristiwa Harrah. Lalu Zaid bin Argam menulis 
surat kepadaku. Dan berita kesedihanku ternyata telah sampai padanya. la menyebutkan 
bahwa, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, Allah, berilah 
maghfirah bagi orang-orang Anshar dan juga bagi anak-anak kaum Anshar." Ibnul Fadl ragu- 
ragu terkait dengan ungkapan, Anak-anak Anshar. Lalu sebagian orang yang tengah berada 
di sisi Anas bertanya padanya, maka ia pun menjawab, "Itulah yang disabdakan oleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Inilah yang telah disempurnakan Allah melalui 
pendengarannya." 


Bab: [Bab] Surat al Munafiguun ayat 8 
0 و امهو‎ - 2 ING NI = و مه‎ Aie ANG WS اميم‎ 2 es N 
PE PA Eka و بن دیتار قال‎ jab lah قال‎ RENA الْحَمَيّدِيٌ‎ SAS 


PE م‎ ae Ks و‎ wg را کر رر ,2 و‎ NGA, 2 ور‎ IA 

UE‏ يَقول NGÊSÊS‏ ر جل من المهاجر ينر جلا من الاآنْصَارٍ فققال الا نْصَارِيٌّيَا 

AGENG مر كريس راع‎ ta Ti AEPA ر‎ Lara LAN US PEN 

IG ABU NG ka A YAA يسما هرسو‎ KN KG LSI 
A 2$ 


4 IN ML OTE GEN ANG MAH A 272 Ns 1 کا عر‎ 
BER ANA E LE AE ينر‎ PA AJI LS 


A 

سح ا Ana A PEN‏ 
وَكَانْتٌ الأَنْصَارٌ حین‌قد 
(ee‏ 

ور“ او و ر ر ا AA org -43 ICA LA‏ و ا د R Aa‏ ےد س ۸ TANG‏ 2 

Sa عبد اله بأ يأو‎ JS AG كر الها جر و‎ ASI ga الله‎ AA 

4 4 372 
| £? رو‎ 2 
apa 


5 م م SA,‏ 75 210 2 5 0 ورو 
SEL gag NENG NGING ENG Pa a‏ ارول 


1 


A 


A 
1ق‎ WE ny AL AL s-ata يي‎ Tn LAN 
Ke Jaa a Gank Sal الب صل‎ JUS للمهاج رين‎ 


A 


A #5 PN 4 a 22 m م سمس‎ 5 25 G 
SEN LA MEN AA a la yaa NAN BEE AYAH 


ra‏ في 


4527. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
ia berkata, Aku menghafalnya dari Amru bin Dinar ia berkata; Aku mendengar Jabir bin 
Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; Saat kami berada dalam suatu peperangan, tiba-tiba 
seorang laki-laki dari kaum Muhajirin mendorong seseorang dari kalangan Anshar, maka 
sang Anshar pun berseru, "Wahai orang-orang Anshar." Dan sang Muhajir pun berseru, 
"Wahai orang-orang Muhajirin." Maka Allah memperdengarkan ungkapan itu pada Rasul- 
Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau pun bersabda: "Apa-apaan ini?" para sahabat 
menjawab, "Seorang laki-laki dari kaum Muhajirin mendorong seseorang dari kaum Anshar. 
Sang Anshar berseru, 'Wahai kaum Anshar.' Dan seorang Muhajir itu pun berseru, 'Wahai 
kaum Muhajirin.'" Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tinggalkanlah 
perbuatan itu, sebab itu adalah kebusukan." Jabir berkata; Jumlah kaum Anshar saat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam datang lebih banyak, namun setelah itu jumlah kaum Muhajirin 
menjadi lebih banyak dari jumlah mereka. Kemudian Abdullah bin Ubbay berkata, "Bukankah 
mereka telah melakukannya? Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang 
mulia akan mengusir orang-orang hina darinya." Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu 
berkata, "Izinkanlah aku wahai Rasulullah untuk menebas leher orang munafik ini." Tetapi 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah ia, agar orang-orang tidak 
berkomentar bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri." 


Bab: Mujahid berkata "Maksud dari 'jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya)' 
adalah jika kamu tidak tahu apakah ia haid atau tidak 


ESAE: a a a PA 


a 
A 


Le 4 ad 


ALANA وَهِيَّ حَايض فَذ‎ SAS PULL ي‎ aan 
Ja AS EPA NI A تبط ويور‎ ks 
J PAKE AENG ANA NG aá & 


4528. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits ia berkata, Telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah 
mengabarkan kepadaku Salim bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma Telah 
mengabarkan kepadanya, Bahawasanya ia pernah mentalak isterinya dalam keadaan haidl. 
Maka Umar pun menyampaikan hal itu pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah dan bersabda: "Hendaklah ia meruju'nya 
kembali, lalu menahannya hingga ia suci dan haidl hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar) 
mau menceraikannya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia 
menggaulinya. Itulah Al 'Iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah 'azza wajalla." 


Bab: [Bab] Surat Ath Thalaag ayat 4 
2 204 كذ ا‎ IE وسار‎ 2 - LADA Ca ha 
SEAT EA KAN PE : Na a BEDA A 


gr AA AAAA pen 2 مه 27> م‎ 2 G . IA 3 + Gu رعو ر‎ 
Su SA Ia ia i 


عو 


BA قال أب‎ RAS saa JA NENI Cie Bl 
EERTE مالي‎ Pei KE 


Z 44 G 5 


pa selasa LAN سو‎ MSG ESA ته بار جي‎ ganas حب قَوَصَعَتٌ‎ 


A 


A 


r 


3 ی e As‏ و 2 72 راع ML 2 wa‏ وب 
SA seal Ma mts Ulas na PELNI‏ اد NE‏ 


LA 


~ A Tya SIM DT NE TAN . دعوم و‎ A 
AN SAN هقد كدو‎ AN. و‎ a ر نا ييو‎ IE Med AS GLS مُحَمَّدِقَالَ‎ 
Us Ken م برو ا‎ A اسن و سو ور‎ 2 hoogs - 28,1 رمه‎ 57 
Jang ais aas) jaa ب مود عُتَبَدَكَالَ‎ a 

2 a 2072 > 

36 LN K3 gadi Kr. بن‎ KE ES NE AAN AS 3 SINI SA 
يُحَدَذنِي‎ IS a Ls: SALLAM na 2 عَمَهُ‎ MIE NEEME 
BEKAS É ln ÉS JA عبد اله فيا‎ SA KA KG bas 
PENA A 1 $ l ره‎ sa? Au 4, lf ل‎ 7 NE Als x 2 f 29 
EME 513)  َلوُطلاَدَعَب‎ EN AN 5 ga EN Ga ad MAS Nasi التَعْلِيظ و لا‎ 

r 24s sA z 0‏ > م« س 

(amad NE)‏ حلهن 
Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami‏ .4529 
Syaiban dari Yahya ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah ia berkata;‏ 
Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas sementara Abu Hurairah sedang duduk. Laki-laki‏ 
itu berkata, "Berilah fatwa kepadaku, terhadap seorang wanita yang melahirkan setelah‏ 
kematian suaminya selang empat puluh malam." Maka Ibnu Abbas berkata, "Masa Iddahnya‏ 
adalah batasan yang paling terakhir (maksudnya empat bulan sepuluh hari, meskipun ia‏ 
melahirkan sebelum itu)." Abu Hurairah berkata: "Kalau aku, maka aku sependapat dengan‏ 
anak saudaraku, yakni Abu Salamah." Lalu Ibnu Abbas mengutus pembantunya, Kuraib,‏ 
kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya. Ummu Salamah menjawab, "Ketika‏ 
suami Subai'ah Al Aslamiyyah meninggal sementara ia dalam keadaan hamil, lalu melahirkan‏ 
setelah kematian suaminya selang empat puluh malam. la kemudian dikhithbah, dan‏ 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menikahinya. Abu As Sanabil adalah termasuk salah‏ 
seorang yang mengkhithbahnya. Dan Sulaiman bin Harb dan Abu Nu'man berkata: Telah‏ 
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad ia berkata, Suatu‏ 
ketika, aku berada dalam halagah, dan disitu terdapat Abdurrahman bin Abu Laila,‏ 
sedangkan para sahabatnya mengagungkannya. Mereka mengadukan permasalahan itu, lalu‏ 
ia menyebutkan bahwa masa iddahnya adalah yang paling terakhir habis (maksudnya empat‏ 


bulan sepuluh hari, meskipun ia melahirkan sebelum itu). Maka aku pun menceritakan hadits 
dengan hadits Subai'ah binti Al Harits dari Abdullah bin Utbah. Akhirnya sebagian 


sahabatnya mengerutkan dahi padaku. Muhammad berkata: Aku pun mengerti apa 
maksudnya. Kukatakan, "Kalau begitu, aku adalah seorang yang nekat, bila aku berdusta atas 
nama Abdullah bin Utbah. Sekarang ia berada di Kufah. Maka keduanya pun malu dan 
berkata, "Akan tetapi pamannya, tidak berkata demikian." Kemudian aku menemui Abu 
'Athiyyah Malik bin Amir dan bertanya padanya, lalu ia pun menceritakan kepadaku hadits 
Subai'ah. Aku bertanya padanya, "Apakah Anda mendengar sesuatu tentangnya dari 
Abdullah?" la menjawab, "Suatu ketika, kami berada di sisi Abdullah, dan ia pun berkata, 
'Apakah kalian akan memberatkan wanita itu, dan kalian tidak memberikan rukhshah 
untuknya?. Sungguh, surat An Nisa yang pendek itu turun setelah surat Albagarah yang 
panjang. 'Bahwa wanita-wanita yang hamil, maka masa iddah mereka adalah ketika mereka 
melahirkan." 


Bab: [Bab] Surat At Tahrim ayat 1 


BI SAS‏ قصال KÊN SS IS SAE SE ln SAS‏ عَنْسَعِيدٍ 
BENG AA‏ رضت اشع ا NENG‏ یک وار ا غا AE‏ ور 
MA E GAN NU Gea Ke‏ 


Z‏ ا 
Z‏ 4 4 
س اع را ےر eL‏ 
) : 
| 4 إسوةحستةه 


4530. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya dari Ibnu Hakim ia adalah Ya'laa bin Hakim Ats Tsagafi, dari Sa'id bin 
Jubair bahwa Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata tentang seorang suami yang 
mengatakan kepada isterinya 'Engkau haram bagiku', maka ia harus membayar kaffarat 
sumpah, namun tidak dihitung menceraikannya." Dan Ibnu Abbas juga berkata, 
"Sesungguhnya pada diri Rasululah terdapat suri tauladan bagi kalian." 


e‏ نا 


GE nas PE AE NE خب تاھ شام بن يو سف‎ a gat اهيبن‎ Aas 
sisig Tn gina yaa NAWA; AN AAN سول‎ an 123 Ae 
Sl لَك مَمَافير‎ JAG JEG حَفْصَدُعَلَ‎ MEI Pin جَحْضٍ‎ 


- 
2 و 


3843 2128 ni Segan DAKI Ca 2 ne jaa 


4531. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Ubaid bin Umair dari Aisyah radliallahu 'anha 
ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah minum madu di kediaman Zainad 
binti Jahsyin dan bermalam di tempatnya. Lalu aku dan Hafshah pun bersepakat bahwa, 
siapa saja diantara kita yang ditemui oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka 
hendaklah ia berkata pada beliau, "Apakah Anda memakan buah Maghafir? Sungguh, aku 
mendapatkan bau Maghafir dari Anda." Maka beliau berkata, "Tidak. Akan tetapi aku hanya 
minum madu di tempat Zainab binti Jahsyin, namun aku tidak akan kembali lagi padanya. 
Dan aku telah bersumpah, dan kamu jangan menyampaikan hal itu kepada seorang pun." 


Bab: [Bab] Surat At Tahrim ayat 1-2 


Hear 2 272 en A وو‎ 2 NA 2001 


r 


Sa para 00 Para NGA anna 


JG ا‎ Hause گی کر ج حا افر‎ RANEA ASA) 


A 


Sy PA AAN A Wid Sa 25 eU‏ منين SME‏ كا 


Z 


4 


YES gg EN NGANG sarak AI Bae 3 Nyala sa MEDAN,‏ ريد 
see BAM enbu JA YENG NGABA akak Aan aa 26‏ 


2 4 


3G WA ez Th GA N ZAH ANG 7 
SAJA SA ASM الْجَاهِلِية مَامَعُدَ‎ ES إن‎ ANG as به قال قال‎ Ln IYAN 


HN 


A 
5 


NANG كَذَاوَ‎ Sai امراق لو‎ IBAN AISI ماقم‎ SI 
NENG Seakan Nata ye BA Aga LIL 


BA AG EA gia 56 Jkh ملم حَنّى‎ SENAYAN 15 


sa KE Sima SAN peda KANA A Kg م‎ 
eja PENA كم يناي‎ iko NANG AN siai SISIK AA 33 


s 


AA : AA PA ANG ردك هذه التي أ‎ Yaa Ted yan: TE صل‎ 


A MU Z - LSP LL 
aka BASA بتي‎ Pui Pena AE 
asah GSM yA Naa Pa AR 


JOS فَحَرَجَتَمِنَعِنَدِهَارَ‎ AI عَنْبَعْضٍمَا‎ SSS Pa 413 


KANG NG 
ba ee aka pi EA ASEAN asiha PANG عاذ كر‎ jaya 


= 


A 


Ha E AA LS HE pd GE Ea 


s 
P 


ماب كال فك فع كلك جا لقان كال عدن لِك مقرل ولا را 2ا 
E = ioy POB iai SAE Eits Aseas‏ کک “ 
ma bagan ale Je‏ َقَى asa SAN Aa gan KERA Gila‏ 


f. 


sas njan ASK a‏ الطاب Pp PAN SAAT PA DANA‏ ا 


“ A 
A 2 7 La 7 


A 4 
TAG ار و ار‎ ay GA Kg GRK EA aa LA 2 CE 12 


0 


- 4 < و 


Z 2. 0 Z 212 22 . 2 A, 4 7 - 
b saran a سَادَةمِنَ 3 حَشْوٌْهَالِيفَوَإِنَعِنَدَرِ‎ ga ES 


Boy Alan Ito - - 
4 A PA 2 

IA a ALARA د انرو ج‎ MGG A A a NARA كم‎ LE a11 koze 2 

DI AK يُبَكيكَ قَقَلْثٌ‎ 5S الحصي رفي جَنْبهِ فب کیت فَقَالَمَا مه‎ SEN 


[4 
£ 


ani سكو قزم‎ Sana 2ا راعج م م ر‎ SAN Paan A 
لَمَاالآخرَة‎ JEANS SBB e AA NGANG gan ES yA MU gan ریو‎ 


4532. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Ubaid bin Hunain bahwa ia mendengar Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhu menceritakan, bahwa ia berkata: Aku menahan diri selama satu tahun. 
Sebenarnya aku ingin bertanya kepada Umar bin Al Khaththab mengenai satu ayat, namun 
aku tidak bertanya padanya hanya karena perasaan segan. Sampai suatu ketika, ia keluar 
untuk menunaikan ibadah haji, lalu aku pun keluar bersamanya. Di tengah perjalanan 
kembali, Umar menyingkir ke arah pepohonan Arag hendak buang hajat, dan aku pun berdiri 
menungguinya hingga hajatnya selesai. Kemudian aku pun merasa senang dengannya, aku 
bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita dari isteri-isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang saling bantu membantu menyusahkan beliau?" Maka Umar 
menjawab, "Keduanya adalah Hafshah dan Aisyah." Aku berkata, "Demi Allah, sesungguhnya 
sejak setahun yang lalu aku ingin menanyakan hal ini pada, hanya tidak pernah aku lakukan 
lantaran segan kepada Anda." Umar berkata, "Janganlah kamu melakukan hal itu. Bila kamu 
menduga bahwa mengetahui tentang sesuatu, maka tanyakanlah. Jika memang aku 
mengetahuinya, niscaya aku akan mengabarkannya padamu." Kemudian Umar berkata, 
"Demi Allah, di masa jahiliyah dulu, kami tidak pernah mempertimbangkan ide atau saran 
yang berasal dari kaum wanita, sehingga Allah menurunkan ayat berkenaan dengan hak 
mereka, dan Dia membagi hak yang dibagikan-Nya." Umar melanjutkan, "Maka ketika 
menghadapi suatu persoalan yang hendak aku pertimbangkan, tiba-tiba isteriku berkata, 
'Seandainya Anda berbuat seperti ini dan itu! ' Maka kukatakan padanya, 'Ada apa 
denganmu, kenapa turut campur, dan untuk apa campur tanganmu dalam persoalan yang 
aku inginkan? ' Isteriku menjawab, 'Sungguh Engkau sangat aneh wahai Ibnul Khathathab! 
Apakah Anda tidak mau diajak berdiskusi padahal anak wanitamu sendiri mengajak diskusi 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga beliau melewati hari-harinya dengan 
perasan marah? '" Akhirnya Umar bergegas mengambil pakaiannya dan segera menemui 
Hafshah dan berkata padanya, "Wahai anakku, sesungguhnya kamu mengajak diskusi 
bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam hingga beliau melewati hari-harinya dengan 
perasaan marah." Hafshah berkata, "Demi Allah, kami benar-benar akan mengajak diskusi 
bersama beliau." Aku katakan padanya, "Ketahuilah, aku peringatkan padamu akan siksaan 
Allah dan juga amarah Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam wahai anakku. Jangan sekali- 
kali engkau merasa rugi, karena kecintaan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam padanya." 
Maksudnya adalah kecintaan beliau pada Aisyah. Umar melanjutkan kisahnya: Kemudian aku 
keluar hingga aku menemui Ummu Salamah karena dekatnya hubungan kerabatku 
dengannya, lalu aku membicarakannya padanya. Ummu Salamah berkata, "Sungguh aneh 
Anda ini wahai Ibnul Khaththab. Kamu telah memasuki semua urusan. Hingga kamu hendak 
memasuki urusan yang terjadi antara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan para 
isteri-isterinya." Ummu Salamah membantahku, dengan sebuah bantahan yang telah 
menghilangkan apa yang menjadi keinginanku sebelumnya. Maka aku pun segera keluar dari 
kediamannya. Waktu itu, aku memiliki seorang sahabat dari kalangan Anshar, jika aku tidak 


hadir (dalam majelis Rasulullah) maka ia akan menyampaikan berita yang ada. Dan jika ia 
yang absen, maka akulah yang menyampaikan berita baru padanya. Saat itu, kami takut 
terhadap seorang raja dari raja-raja Ghassan. Telah tersebar berita, bahwa ia akan berjalan 
ke arah kami berada. Sementara bayang-bayangnya telah memenuhi dada-dada kami. 
Ternyata, salah seorang sahabatku yang Anshar itu mengetuk pintu, seraya berkata, 
"Bukalah pintu, bukalah pintu." Aku bertanya, "Apakah raja Al Ghassani telah datang?" la 
menjawab, "Bahkan yang lebih dahsyat daripada itu. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah menceraikan isteri-isterinya terlebih lagi Hafshah dan Aisyah" Maka 
aku segera mengambil pakaianku dan keluar hingga bertemu dengan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di tempat minum miliknya, yang jika beliau menaikinya maka beliau 
pergunakan tangga. Sementara pembantu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Aswad 
berada di tangga. Maka aku katakan kepadanya, "Katakanlah pada beliau bahwa ini Umar 
bin Al Khaththab." Kemudian beliau pun mengizinkanku. Lalu aku menuturkan kisah kejadian 
ini pada beliau. Ketika kisahnya sampai pada kejadian bersama Ummu Salamah, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pun tersenyum. Saat itu beliau berada di atas tikar yang tidak 
dilapisi sesuatu apa pun. Di bawah kepalanya hanya terdapat bantal yang terbuat dari kulit 
yang berisikan sabut. Pada kedua kakinya terdapat dedaunan yang dituangkan, sementara di 
kepalanya terdapat kulit yang telah disamak. Aku melihat bekas tikar itu di sebelah kiri 
badannya, dan aku pun menangis. Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkanmu menangis?" 
Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Kisra dan Kaisar keduanya berada dalam 
kesenangan, sementara Anda wahai Rasulullah.." akhirnya beliau bersabda: "Tidakkah kamu 
ridla apabila dunia ini menjadi milik mereka, sedangkan akhirat untuk kita?" 


Bab: [Bab] Surat At Tahrim ayat 3 


ssi “ia Lis utang KATA قال“‎ aana 9 دتا وخ‎ E 


LA 7 
(3 


KENAA Las e ALA ردت ان اشال غ‎ UE عن‎ 


JEN Pn PA)‏ رشو PERAS ae AN IA‏ حَتَّىَكَالَعَايسَّهُ 


4533. Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id ia berkata; Aku mendengar Ubaid bin Hunain 
berkata; Aku mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Aku ingin bertanya kepada 
Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu. Aku pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, 
siapakah dua wanita yang bantu-membantu untuk menyusahkan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam?" belum selesai aku bertanya beliu sudah lebih dulu menjawab, "Yaitu 
Aisyah dan Hafshah." 


Bab: [Bab] Surat At Tahrim ayat 4 


Ge AA بحُن‎ Ne La خی بَنْسَعِي د قال‎ PE AS AN 3S 


Pa 4 A A 2 wa. 
KEM SA ل‎ gan 5 JÊNG BEAN AKA PES يفول‎ Gé 


asl? HA BETA SA PAN ES UG Aa MEA م ضِعًا ضِعَاحَنَّى‎ AN ik P Sad 


LA 


NG En ALI 5 ALE K ALL JAS As, $ قال افر‎ 
SEA Ya GAN NG Fa تُ‎ 4 BLN تاقالا‎ SME Ui TA pana FI 


4534. Telah menceritakan kepada kami Al Humaid Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id ia berkata; Aku mendengar Ubaid bin 
Hunain berkata, Aku mendengar Ibnu Abbas berkata, Aku ingin bertanya kepada Umar bin Al 
Khaththab mengenai dua wanita yang bantu-membantu untuk menyusahkan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Dan aku pun menahan keinginan itu selama satu tahun, namun 
aku belum juga mendapat kesempatan yang pas untuk menanyakannya. Hingga pada suatu 
hari aku keluar bersamanya untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kami berada di Zhahran, 
Umar pergi untuk buang hajat, lalu ia berkata, "Bawakanlah aku air untuk berwudlu." Maka 
aku pun membawakan untuknya, lalu menuangkan air wudlu untuktunya. Pada saat itulah, 
aku melihatnya sebagai saat yang tepat untuk bertanya. Maka apu pun bertanya, "Wahai 
Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita yang pernah bantu membantu untuk 
menyusahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Ibnu Abbas berkata: Aku belum 
selesai bertanya, tetapi ia telah lebih dahulu menjawab, "Yaitu Aisyah dan Hafshah." 


Bab: [Bab] Surat At Tahrim ayat 5 


aan ELIN a ANIRE A 2 TA aioi 2 ا‎ 
A 


Kurun یدهاز‎ bas [عسَى‎ PMS Heater a lasa PA 
Pa 


4535. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun Telah menceritakan kepada kami 
Husyaim dari Humaid dari Anas ia berkata, Umar radliallahu 'anhu berkata: Para isteri-isteri 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkumpul untuk membuat sesuatu sebagai bentuk rasa 
kecemburuan mereka terhadap beliau. Maka aku pun berkata pada mereka, "Bila saja Rabb- 
nya -jika beliau menceraikan kalian- mudah-mudahan la menggantikan untuknya isteri-isteri 
yang lebih baik dari kalian." Maka turunlah ayat ini. 


Bab: [Bab] Surat al Qalam ayat 13 
PE عن أي حصي ن عن مُجَاهِدٍ‎ Ja ALA نمو‎ ANE ALA NS 
م‎ san Ga PPN اور‎ 
SEA pe MENPAN Ne Nie NGE) 


4536. Telah menceritakan kepada kami Mahmud Telah menceritakan kepada kami 
Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Abu Hashin dari Mujahid dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma: ""UTULLIM BA'DA DZAALIKA ZANIIM." la berkata, "Yaitu seorang laki-laki Quraisy 
yang memiliki telinga terpotong seperti telinga kambing yang terpotong." 


LAS EA YAE 385 Maba PARE 5 E 2A ڪا‎ 


gr - - 9 A 


NA Ye ai janaa KA 2 KAH SA AI 


- - 


” 


€ ANER vaa ŽA É 2% Sa EN 
وم‎ 2 A UE a 6 . 2 4 
GG Z PRA Ja 5 | 


4537. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ma'bad bin Khalid ia berkata, Aku mendengar Haritsah bin Wahb Al Khuza'i ia berkata; 
Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah kalian aku beritahukan 
mengenai penghuni surga? Yaitu setiap orang lemah dan ditindas, yang sekiranya ia 
bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya. Dan maukah kalian aku 
beritahukan mengenai penghuni neraka? Yaitu setiap yang beringas membela kebatilan, 
kasar lagi sombong." 


Bab: (Bab) Surat al Qalam ayat 42 


5 


2 beng, 2 272 7 7 0 ی و و دم 2227 و‎ BANGKE L 


Sana D Ar Mara TAE E TEN TAE. 
ماح لي جد يمو‎ MEN SAS, Kendi Yahya PNG gema 
Besi 


4538. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 
Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abu Hilal dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id 
radliallahu 'anhu ia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Rabb kita menampakkan betisnya, maka sujudlah setiap orang mukmin dan mukminah, 
sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang yang ketika di dunia ia sujud karena riya’ dan 
sum'ah. Mereka mencoba untuk sujud, namun punggung mereka kembali tegak." 


Bab: [Bab] Surat An Nuuh ayat 23 


r 


CA 3 EN LEE يڃو‎ EE ENTE NS 
ماود گا کڪ لڪلب بد وَمَةَالْجَنَدَلِوَأمًا‎ 


GA, 


0 ME ماوت‎ 


5 A 


سوا ع Pan ger Pe ên TAI Petik PA eng‏ ساو اما غو نفک ت 


A 1 LA 


Pe, ا‎ aa PA MS KEDAH 
BA BAN EA NA كوا‎ NG rad) la A EARE l émi 
SAE IN GAS بكو دس‎ SARI Sa Sa 


TA 
2 
N 


4 


4539. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hasyim dari Ibnu Juraij dan Atha’ berkata, dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma bahwanya, 
Berhala-berhala yang dahulu di agungkan oleh kaum Nabi Nuh, di kemudian hari tersebar di 
bangsa 'Arab. Wadd menjadi berhala untuk kamu Kalb di Daumah Al Jandal. Suwa' untuk 
Bani Hudzail. Yaguts untuk Murad dan Bani Ghuthaif di Jauf tepatnya di Saba’. Adapun Ya'ug 
adalah untuk Bani Hamdan. Sedangkan Nashr untuk Himyar keluarga Dzul Kala". Itulah nama- 
nama orang Shalih dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, syetan membisikkan kepada 
kaum mereka untuk mendirikan berhala pada majelis mereka dan menamakannya dengan 
nama-nama mereka. Maka mereka pun melakukan hal itu, dan saat itu berhala-berhala itu 
belum disembah hingga mereka wafat, sesudah itu, setelah ilmu tiada, maka berhala-berhala 
itu pun disembah." 


Bab: Ibnu Abbas berkata "Maksud 'Libada' adalah kawan-kawannya 


As gA aha tA TGA 2 وس‎ > : 0 Penata WA EA Pa KAPAN LINA 2 ر و ر‎ 


g 
- 


A رر‎ ra A رر‎ A DAR 2 2 a 7 pa PAT رر‎ 7 
| NG UN IWAN جَمَت‎ SELANG AE Eka LAN AS بين‎ sani) 


Wi 
A 


0 A 
رر‎ KEKAH A 1224 Aka Ae 2 2x A Pa MA 7 D 
لشهبٌقالْمَاحَالَبَيَحكم و بين خر السَّمَاءِ لاما‎ AJ GAWA WA حيل 25 103 لسََّمَاءِوَ‎ 


... 
A 


وه Sah eg DNL‏ ر سم NABA E‏ 5 رد م يلو rA AA‏ 
el‏ بوامَشَارِقَالآرَضِوَمَعْارِببَافَانْظَوامَاهَذا الام الزِيحَدَت فائطلقوافضر Ng‏ 

59 ر 22 2 و 8 ريه 22 Ka Ma í‏ ور اسم Pap‏ ر ےا 4 
ASMA PERAI KA 902 NG Lana‏ بن حبر السَّمَاءِقَالَفَائْطْلَيَ الذِينَ 


2 6 AEE WE KANGEN GG USU Pane E Xx 
Ja sb a Ad pa An la EN SA رَسُو‎ Kal PS تو جهو‎ 


ERA 20206 < Mara Pn 2 7 l DNAMI- Li 
Ea 3 MA SINI MEA LAS AN ga KG Penan 


Ban CABAI SAS SUA [ متا‎ US JUARA BSN aan 


A 


WANA وار‎ Pa an ا‎ NG - 6 Z A رع‎ A, 
قل أو عي إل أده استمع قر‎ as EN SS جل عل‎ KANAN NENG gd jd 

PET A a > 
NE EN 
4540. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar bersama sekelompok orang dari sahabatnya 
menuju Pasar 'Ukazh. Sedangkan para setan telah dihalangi untuk mencuri berita langit. 
Bahkan, mereka dilempari dengan bintang (meteor) dan mereka pun kembali. Maka mereka 
(sahabat setan) pun bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Mereka menjawab, "Kami telah 
dihalangi untuk mencuri berita langit. Dan kami juga dilempari dengan bintang (meteor)." 
Mereka berkata, "Tidaklah kalian dihalangi untuk mencuri berita langit kecuali karena suatu 
kejadian. Karena itu, cermatilah ke seluruh penjuru bumi dari barat dan timur, lihatlah 


peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi." Akhirnya mereka pun pergi menelusuri 
penjuru bumi, barat dan timur guna melihat peristiwa apa yang telah terjadi sehingga 


menghalangi antara mereka dan berita langit. Mereka berjalan ke arah Tihamah menuju 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang berada pada sebatang pohon kurma 
hendak menuju ke pasar 'Ukazh. Saat itu, beliau sedang shalat Fajar (Shalat subuh) bersama 
para sahabatnya. Maka ketika para setan mendengar Al Qur'an, mereka pun menyimaknya 
dan berkata, "Inilah yang menghalangi antara kalian dan berita langit." Akhirnya mereka 
kembali kepada kaumnya dan berkata, "Wahai kamu kami (Sesungguhnya kami telah 
mendengar Al Our'an yang begitu menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang 
benar, hingga kami pun beriman kepadanya dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami 
dengan sesuatu apa pun)." (OS. Aljin 1-2). Dan Allah 'azza wajalla pun menurunkan wahyu 
kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, "Katakanlah: "Telah diwahyukan kepadaku, 
bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan (Al Our'an)." (OS. Aljin 1). Yang 
diwahyukan kepada beliau adalah perkataan Jin. 


Bab: Ibnu Abbas berkata "Makna 'Asiir' adalah 


P ara NS بن أي‎ ES Pa SEDAN JAS NA يَحَيَى‎ LA Ora 
بَكَالنِي خَلَنَ)‎ Sbi; AS FERAT SAMA آنْكَالَ‎ Ana PUJI Totok JA) 
VA IE LN HAL UE ALAN رضي‎ Al NAPI HU aka قال اپو‎ 


LA 


ye 


SL hri i eaa gak ر سول ا0 صل‎ SALE SBI 
CBN ت أَمَامِي‎ ES AN BI ES SI gmn HE AL, gh 
AKA liat 2G AA AAN GN ABG AGA La AL 55 

KN 25 535666 AMAL SIB LAKI 2 302 56KG) 


4541. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Ali 
bin Al Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir aku bertanya kepada Abu Salamah bin 
Abdurrahman mengenai ayat Al Qur`an yang pertama kali turun, maka ia pun menjawab, 
"YAA `AYYUHAL MUDDATSTSIR." Aku berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa yang 
pertama kali turun adalah: 'IQRA`BISMI RABBIKALLADZII KHALAQ.'" Maka Abu Salamah 
berkata; Aku pernah menanyakan hal itu pada Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma. Dan 
aku juga mengatakan seperti apa kamu katakan. Namun Jabir berkata; Aku tidak akan 
menceritakan kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah diceritakan oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bersabda: "Aku berdiam diri di gua Hira' Setelah selesai, 
aku pun beranjak keluar dan tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku, maka aku 
pun menoleh ke sebelah kananku, namun aku tidak melihat siapa-siapa, ke sebelah kiri, juga 
aku tidak melihat seseorang, kuarahkan pandanganku ke depan juga tidak ada seorang pun 
yang terlihat, akhirnya aku menoleh ke belakang, aku juga tidak melihat siapa-siapa. Lalu aku 
mengangkat kepalaku, dan ternyata aku melihat sesuatu di atas langit. Setelah itu, aku 
segera mendatangi Khadijah dan berkata, 'Selimutilah aku. Dan tuangkanlah air dingin pada 
tubuhku.' Pada saat itulah, diturunkanlah ayat ini padaku: 'YAA “AYYUHAL MUDDATSISIR, 
QUM FA'ANDZIR, WA RABBAKA FAKABBIR (Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan 
berilah peringatakan. Dan Tuhan-mu, agungkanlah).'" 


Bab: [Bab] Surat al Muddasir ayat 2 


P NE PAN Se BR NE KANG AS 


02 


NG lasa APN Jeg NGANGEN ga SANE gi MEA عا ي‎ AS بن أبي‎ 
Se un 


4542. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Abdurrahman bin Mahdi dan selainnya, keduanya berkata, Telah menceritakan 
kepada kami Harb bin Syaddad dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Jabir bin 
Abdullah radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Aku 
berdiam diri di gua Hira'.." Yakni sama persis dengan hadits Utsman bin Umar dari Ali bin Al 
Mubarak. 


Bab: [Bab] Surat al Muddasir ayat 3 


e Pa 
کا‎ KA pa 


Da PS KA EM AGA YU SESI) yaa SEN SAS 


2 2 و‎ < wa 


Pa ATA SISA (2 SAY IS SAI AT AN 


A وو سم‎ A 


LA 4 ر‎ Zg r و‎ 4 aka 4 
NA IE) JÍ AN Aa nan 


ا رود 
FA‏ 


A 


adi i a KAN Pa en YAH NIA aan 


A 


21244 ر او Lara‏ م - WP‏ > 41 56 < 


EE EEEE EE 


A Z 

Pr pur SAS A83 15 Kufel is ونيو‎ TAL YENG 
4543. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur Telah menceritakan kepada kami 
Abdush Shamad Telah menceritakan kepada kami Harb Telah menceritakan kepada kami 
Yahya ia berkata; Aku pernah bertanya kepada Abu Salamah, "Bagian manakah dari Al 
Qur'an yang pertama kali turun?" la pun menjawab, "YAA AYYUHAL MUDDATSTSIR." Aku 
berkata, "Aku pernah dikabarkan bahwa bagian Al Our'an yang pertama kali turun adalah: 
ORA. BISMI RABIKALLADZII KHALAQ (Sebutlah dengan nama Tuhanmu yang telah 
menciptakan)" Maka Abu Salamah pun berkata: Aku pernah bertanya kepada Jabir bin 
Abdullah, "Bagian Al Qur'an yang manakah yang pertama kali turun?" Maka ia menjawab, 
"YA “AYYUHAL MUDDATSTSIR." Kukatakan, "Pernah diberitakan kepadaku, bahwa yang 
pertama kali turun adalah, 'IQRA` BISMI RABIKALLADZII KHALAQ.'" Maka ia menjelaskan 
kembali: Aku tidak akan mengabarkan kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah 
dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku berdiam diri di gua Hira’. Setelah selesai, aku pun beranjak keluar dan 
menelusuri lembah, tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku, maka aku pun 
menoleh ke depan, ke arah belakang, ke samping kanan dan juga ke kiri. Ternyata, yang 
memanggilku duduk di atas kursi yang terbentang antara langit dan bumi. Setelah itu, aku 


segera mendatangi Khadijah dan berkata, 'Selimutilah aku. Dan tuangkanlah air dingin pada 
tubuhku.' Pada saat itulah, diturunkanlah ayat ini padaku: 'YAA “AYYUHAL MUDDATSTSIR, 
QUM FA'ANDZIR, WA RABBAKA FAKABBIR (Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan 
berilah peringatakan. Dan Tuhan-mu, agungkanlah).'" 


Bab: [Bab] Surat al Muddasir ayat 4 


SNN UNA TAN Da ye EARE‏ دا 


2 م و دسا .3 


KEPANG AA NE REA IS‏ بدا حنمن جار عتا 
NAS Jaga Ary TN APA JH x A SEA 23‏ 5ئاض ڪي 


4 2 


MA PLAN BANI‏ ركعت راسي ANN‏ جرا جال ڪل 


4 
ره 4 رو ر e‏ 


ÁJ Bgo NP NE aili جعت‎ AES AE PNG Naga 8 
NE ia INN BIS ABANG SANA JS 


4544. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzag Telah mengabarkan 
kepada kami Ma'mar bahwa Az Zuhri berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah 
bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma ia berkata: Aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda menceritakan peristiwa Fatratul Wahyu (Masa- 
masa kevakuman wahyu): "Ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara yang 
berasal dari langit, maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah langit, ternyata di atas 
terdapat Malaikat yang sebelumnya mendatangiku di gua Hira’ tengah duduk di atas kursi 
antara langit dan bumi. Aku merasa ketakutan hingga aku jatuh tersungkur ke tanah. Lalu 
aku pun segera menemui keluargaku seraya berkata, 'Selimutilah aku, selimutilah aku." Maka 
keluargaku pun segera menyelimutiku. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat: 'YAA 
AYYUHAL MUDDATSTSIR QUM FA'ANDZIR (Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, dan 
berilah peringatan).'" Hingga firman-Nya: "WAR RIJZA FAHJUR (Dan berhala-berhala itu, 
maka tinggalkanlah)." Yakni sebelum perintah shalat diwajibkan. Ar Rijz adalah berhala. 


Bab: [Bab] Surat al Muddasir ayat 5 


PR Pang Aa Lyra batita Au ANA Tp دتتا عد‎ 


7 واو 


b peta Pn sasaki ا‎ 00000 T 
MN اوقاعدڪل كر‎ AN IE CAN Bes mate BUANA 


ا 
Ao‏ اس 7 $ ب 32 25 سيرم وم 567 


ANO‏ يٿل KG A NAN‏ ارلا 


2 
2 Pra 2 


Ea AE an قال بُو‎ aba BIL SE MA JUS 


P 


4545. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ugail dan Ibnu Syihab berkata: Aku mendengar Abu Salamah berkata: Telah 
mengabarkan kepadaku Jabir bin Abdullah bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menceritakan tentang awalnya wahyu turun pada beliau. Beliau berkisah: "Ketika 
aku tengah berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara yang berasal dari langit, maka aku pun 
mengangkat pandanganku ke arah langit, ternyata di atas terdapat Malaikat yang 
sebelumnya mendatangiku di gua Hira' tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi. 
Aku merasa ketakutan hingga aku jatuh tersungkur ke tanah. Lalu aku pun segera menemui 
keluargaku seraya berkata, 'Selimutilah aku, selimutilah aku.' Maka keluargaku pun segera 
menyelimutiku. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat: 'YAA AYYUHAL MUDDATSTSIR OUM 
FA'ANDZIR (Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, dan berilah peringatan)."" Hingga 
firman-Nya: "FAHJUR." Abu Salamah berkata, Ar Rijz artinya adalah berhala-berhala. Setelah 
itu, turunlah wahyu secara berturut-turut. 


Bab: [Bab] Surat al Oiyamah ayat 16 


La tapa‏ عاو 3 159 A DZA‏ ر او وو 7 2% (E‏ 2 و و ور ” 2 وام 
g‏ 


ada e IE SAS a ÉNE EU عَبََاسِرَضِيَ‎ 

[وَوَ صف سفيان ير aaa‏ كَ بِوِلِسَائَكَلِتَعْجَلَ به 

4546. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu Aisyah -ia adalah seorang yang Tsiggah- dari 

Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma ia berkata: Apabila turun wahyu, 

biasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menggerak-gerakkan lisannya. Sufyan 

menafsirkannya: Bahwa maksud beliau menggerak-gerakkan bibirnya adalah untuk 

menghafalnya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "LAA TUHARRIK BIHI LISAANAKA 

LITA'JALA BIHI (Janganlah kamu menggerak-gerakkkan lisanmu untuk segera 
menyudahinya)." 


Bab: [Bab] Surat al Qiyamah ayat 17 


- 2 - Ca 2 ا‎ N Pen > و‎ SAS Da 
APE پیل عنمو سى أي عَايِشَهأَنْهَسَأَلَسَعِيدَبنَ جُبور‎ ga Aa 
NGA A ير يعم‎ KA Dam ودعي‎ AWI NG | ANG و و‎ Ane 
Nasa Sein ANE عب س‎ NIG كبەلساتك) قالۇ‎ ANK 


Pro 


Les 
N Y 
x 
ما‎ 


LA م‎ 


ESA . D Lara be Ap NG 1و‎ 2 5 2 KA Lot CL NG Ne 
WI BSN a jae GARASI ASN 3 gan EA ana CASN, 33 بِهِلسَائَكَ)‎ 
Gl Tes AS اند‎ EÊ 232 عه اقا‎ KUI AG 
SUN ES (فاتبَ قر انه خَإِنَعَلِينَابَيَانَه)‎ ale إذاقرَاناة) يَقولانزل‎ 
4547. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Musa bin Abu 
Aisyah bahwa ia pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair mengenai firman Allah: "LAA 
TUHARRIK BIHI LISAANAK." la menjawab: Ibnu Abbas berkata: Biasa beliau menggerak- 
gerakkan kedua bibirnya saat wahyu diturunkan padanya. Oleh karena itu, dikatakanlah 
pada beliau, "Janganlah kamu menggerak-gerakkan lisanmu -saat menerimanya- karena 
khawatir sesuatu akan terlewatkan darinya." Firman Allah: "INNA 'ALAINA JAM'AHU WA 


OUR AANAH." Maksudnya adalah, Kamilah yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu 
agar kamu bisa mengungkapkannya. Dan firman-Nya: "FAIDZAA OARA NAAHU FATTABI' 
OUR 'AANAH." Ibnu Abbas menjelaskan: Maksudnya adalah ketika diturunkan padanya. 
Maka, ikutilah. Kemudian firman-Nya: "INNA 'ALAINAA BAYAANAH." Maksudnya, Kamilah 
yang akan menjelaskannya melalui lisanmu. 


Bab: [Bab] Surat al Qiyamah ayat 18 


.159 کے ور و d 153 ZA‏ ي ~~ مير 7 2 0 7 SEN‏ و 2 BA”‏ يه A‏ 


; Sa EFRR aa mied ENERET قول‎ 


e 
235 sa2 


EN MAA 7 e‏ عرف Ga‏ اهال يه التي فلا اقم يوم 
a A AE SS‏ 


ر 


SEE بساك‎ KASN مَهُ)‎ Manda a LANGIT Aa ik 


4 


AE SI BMI Ja WE NAH EIAS Li Ja AN) 


P 


4548. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Musa bin Abu Aisyah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas terkait dengan firman 
Allah: "LAA TUHARRIK LISAANAKA LITA'JALA BIHI." Ibnu Abbas berkata; Ketika Jibril turun 
membawa wahyu, biasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menggerakkan lisan dan 
kedua bibirnya, dan bisa diketahui bahwa beliau berat dalam menerimanya. Maka Allah 
menurunkan ayat: "LAA UQSIMU BIYAMIL QIYAAMAH. LAA TUHARRIK BIHI LISAANAKA 
LITA'JALA BIH INNA 'ALAINAA JAM'AHU WA QUR'AANAH." 


Bab: Mujahid berkata "Makna 'Jimalat' adalah tali-tali 


EE Sa sada SANAN AN EN AA NENG 
Get 2A 


MERA Sa an tara NIA YA AS YEL رضي‎ 


das a LA SICK IE Hindia 
عَنّ‎ Ja ANE EA 3 BEA SAS SS AE) 


2317, 0 222 e 2, GAN Z ar21 كام ع ماهر‎ A2 
a36 sio an a 


سو دجن 
Aa‏ بُومُعَاويَةَوَسْلَيمَا NA‏ کی کن زر ایم کنا تو 
قال یی ب ن کاو ا خم کا پو عو ا عن مغو SANGANG GAN As tê aké AM AE‏ 


عن Ne‏ َي دال نين Baret AN‏ 


4549. Telah menceritakan kepada kami Mahmud Telah menceritakan kepada kami 
Ubaidullah dari Isra'il dari Manshur dari Ibrahim dari 'Algamah dari Abdullah radliallahu 
'anhu ia berkata: Suatu ketika kami berada bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
tiba-tiba turunlah wahyu kepada beliau, yakni surat Al Mursalat. Maka saat itu, kami 
langsung mendengarkannya dari lisan beliau. Tiba-tiba keluarlah ular, lalu kami langsung 
menerkamnya, namun ular itu telah lebih dahulu masuk ke dalam lubangnya. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "la telah terbebas dari keburukan 
kalian, sementara kalian pun telah diselamatkan dari keburukannya." Telah menceritakan 
kepada kami Abdah bin Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Adam dari 
Isra'il dari Manshur dengan hadits ini, dan dari Isra'il dari Al A'masy dari Ibrahim dari 
'Algamah dari Abdullah dengan hadits semisalnya. Hadis ini diperkuat oleh Aswad bin Amir 
dari Isra'il. Hafsh berkata: dan Abu Mu'awiyah dan Sulaiman bin Oarm dari Al A'masy dari 
Ibrahim dari Al Aswad kemudian Yahya bin Hammad berkata: Telah mengabarkan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Al Mughirah dari Ibrahim dari 'Alyamah dari Abdullah, dan Ibnu Ishaq 
berkata: Dari Abdurrahman bin Al Aswad dari bapaknya dari Abdullah. 


م کے ا ور ر کے ASA NGING ETE WL KA Oy‏ رو ENG‏ 2 3رر 
AAS Sa‏ ير EN AE MEN‏ الا سو دقالقالعَبّد ر Ja A So a‏ 


el 63 


D 


san Aa BABA E AE A 


ANG [4 


— 


332 js 


36 EK هاف‎ ABI اقَتُلُوهَا‎ Era daa AWE AA Bn 
0 iani 


4550. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad ia berkata; Abdullah berkata; Ketika kami bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berada di dalam gua, tiba-tiba turunlah wahyu kepada 
beliau yakni surat Al Mursalat. Maka kami pun langsung memperoleh surat itu langsung dari 
lisan beliau. Dan saat itu, bibir beliau basah lembab karena membacanya. Tiba-tiba 
nampaklah seekor ular, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Segera kalian 
bunuhlah ular itu." Maka kami pun langsung mengejarnya, namun ular itu telah lebih dahulu 
kabur. Beliau bersabda: "la telah terbebas dari keburukan kalian, sementara kalian pun telah 
diselamatkan dari keburukannya." 


Bab: [Bab] Surat al Mursalat ayat 32 


SPA SELASA NASA SE 


MAAN SI َو‎ ENG pak ASING 5 SES IG pa s 


4551. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abis ia berkata; Aku 
mendengar Ibnu Abbas menjelaskan ayat: "INNAHAA TARMII BISYARARIN KALOASHR." la 
berkata, "Biasanya kami mengangkat papan setinggi tiga hasta atau lebih rendah dari itu 
dengan tongkat guna memasuki musim dingin, lalu kami pun menamakannya Al Oashr." 


Bab: [Bab] Surat al Mursalat ayat 33 


ك < و لم 2 A 0 A‏ 2 - و 5 
yat USS‏ 3 بن عل GE SAS‏ خم ئا SALA‏ عبد الو حم E‏ سيعت SE‏ 


K3 BASE a E NA SES قال‎ IS) مي دمر‎ ALE رضي‎ 
A A 5 8 م‎ z2 ور ر‎ 2 à 

JENIS 6 SS SIS NI AEE) aiaa 

4552. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali Telah menceritakan kepada kami Yahya 

Telah mengabarkan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin 

Abis Aku mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata terkait dengan firman-Nya: 

"TARMI BISYARARIN KAL QASHR." la menjelaskan, "Kami biasanya bersandar pada kayu yang 

tingginya tiga hasta atau lebih tinggi dari itu. Kami mengangkatnya ketika memasuki musim 

dingin dan kami pun menamakannyha Al Oashr." Kemudian firman-Nya: "KA'ANNAHU 

JIMAALAATUN SHUFR." la menjelaskan, "Tali-tali bahtera yang dikumpulkan hingga 
menyerupai cambuk." 


Bab: [Bab] Surat al Mursalat ayat 35 


0 272 7 WALAH Z3 2 NA ع‎ Pap ر‎ PAN 2 دوم و‎ Pap 


A, a 
4 


A WA WÉ JANG Nge, AN A 17ج ل كه‎ Ata لل | 186 21245 اا‎ | La MS 


A 


Ex‏ دور 


A 4 
Vga se po LAN JA CAESAR sasa SN 
2 u DE س کیا س س کو‎ 
2 A Z G 
AA 2 a NIL ANGE L LIA و ال‎ PAPAN GA KA Aa 
حفظته‎ Pas ND كم كما وقي شر‎ SAE LA NAN صل‎ AN فاب تدر تاها فذ هبت فقال‎ 


٠ ٠ 
. 
.. 
A 


A 
2 2. if 
3 
غا‎ 
SL) من بىي‎ 
“14 na P 


4553. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan 
kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan 
kepadaku Ibrahim dari Al Aswad dari Abdullah ia berkata; Ketika kami berada di dalam gua 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, turunlah wahyu pada beliau yakni surat Al 
Mursalaat. Beliau benar-benar membacanya dan kami pun menerimanya langsung dari lisan 
beliau yang saat itu basah lembab. Dan tiba-tiba seekor ular keluar ke tempat kami, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bunuhlah ular itu!" Maka kami pun segera 
mengejarnya, namun ular telah lebih dahulu kabur, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ia telah terbebas dari keburukan kalian, sementara kalian pun telah diselamatkan 
dari keburukannya." Umar berkata: Aku menghafalnya dari bapakku di dalam gua yang 
berlokasi di Mina. 


Bab: [Bab] Surat An Naba ayat 18 


و pr 2 G pa 2 0 Z‏ و 
EM AN‏ وسم NGA‏ 


. 
A 


BB‏ الا 
بَعونَ قال 


Peda Ng ANGEN VEEN IRANE‏ گنا NN ES‏ م 
اسان شىء Dika e Se‏ يركب الْحَلْقُ وء Jaa‏ 


4554. Telah menceritakan kepadaku Muhammad Telah mengabarkan kepada kami Abu 
Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jarak antara dua tiupan (sangkakala) 
adalah empat puluh." Ibnu Abbas bertanya, "Empat puluh hari?" beliau menjawab: "Tidak." 
la bertanya lagi, "Empat puluh bulan?" beliau menjwab: "Tidak." la bertanya lagi, "Empat 
puluh tahun?" Beliau menjawab: "Tidak." Beliau kemudian bersabda: "Setelah itu, Allah 
menurunkan air dari langit, maka mereka pun hidup kembali sebagaimana tumbuhnya 
sayur-sayuran. Tidak ada tersisa seorang pun kecuali ia akan binasa, kecuali satu tulang yakni 
tulang ekor. Dari tulang itulah, manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat." 


Bab: Mujahid berkata "Makna 'Ayatal Kubra' adalah tongkat dan tangannya 
SNG AAA حارم خا امهل‎ SAE دا اقول ن شمان‎ Na NG PAN AS 
LAN GA شط‎ PUS ia saie AMI ng a JK 


2 LA 
كهاتين‎ SAN 


4555. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Migdam Telah menceritakan kepada 
kami Al Fudlail bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Abu Hazim Telah 
menceritakan kepada kami Sahl bin Sa'dari radliallahu 'anhu, ia berkata, Aku pernah melihat 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berkata sambil memberi isyarat dengan kedua jarinya 
seperti ini -yakni dengan jari tengah dan jari telunjuk-: "Sesungguhnya aku di utus, 
sementara kedatangan hari kiamat adalah sebagaimana jarak antara kedua jari ini (jarak 
selisih antara jari tengah dan telunjuk)." 


Bab: Makna 'Abasa Watawalla' adalah bahwa beliau (Rasulullah) bermuka muram 
dan berpaling 


2 LA 


Pan 835533153 153 KA LA EA Kaka KASN SSS‏ سق دِبْنْهِسَامعَنَعَايِسَةٌ 


A “ IM 


72 sS -Â 5 Let و‎ í و ر ا ري ريك‎ S 

AA gahi sangat PIN AN BN AE AN 
eg 0 Ag € 2 É Lap 

Sea هو‎ HAB هو‎ AS YA 


4556. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
Telah menceritakan kepada kami Oatadah ia berkata: Aku mendengar Zurarah bin Aufa 
menceritakan dari Sa'd bin Hisyam dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Perumpamaan orang membaca Al Our'an sedangkan ia menghafalnya, maka ia 
akan bersama para Malaikat mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al 
Qur'an dengan tekum, dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapat dua 
ganjaran pahala." 


Bab: [Bab] Surat al Muthaffifiin ayat 6 


15 


BEA ANTA) Ita‏ حتاف مقا ل حَدَدُني مالك عن افع REA AE‏ رضي اله 
VE sa SAH‏ يو م يفو SN SAS‏ 


a ANA 2 
ad Con | شجه إلى‎ 25 


4557. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Telah menceritakan kepada 
kami Ma'n ia berkata, Telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdulah bin Umar 
radliallahu 'anhuma bahwasanya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari 
ketika seluruh manusia bangkit kepada Rabb semesta alam, salah seorang dari mereka 
tenggelam dengan keringatnya sendiri bahkan genangan keringatnya mencapai pertengahan 
kedua telinganya." 


Bab: [Bab] Surat al Insyigaag ayat 8 
AMELIA AE LAI EN عن تان‎ 3 SAB BAE is 


4 Ba AGA, Sana AE sob sei NGEH : SEN Ge 7 
DEAA 


PES و‎ dansa 7 E sasa 


PA 
AEA عي‎ 3G GA Pane La 


Pa KiB KÝ sasa idasi A PRN قَالَت قال رسو‎ 


4 Zs A 2 £ 3G 


AS liz Wi A e PA 38 A 44 
قال‎ Kama er ف یحاس‎ ga 9 Sanan SUS مَنَأوق‎ Ad وجل‎ SEN yas AN JAMASAN 


DIRI Sala 
4558. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Utsman bin Al Aswad ia berkata; Aku mendengar Ibnu Abu Mulaikah Aku mendengar 
Aisyah radliallahu 'anha berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berabda. - 
dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada 
kami Musaddad dari Yahya dari Abu Yunus Hatim bin Abu Shaghirah dari Ibnu Abu Mulaikah 
dari Al Qasim dari Aisyah radliallahu 'anha ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak seorang pun yang dihisab, kecuali ia akan binasa." Aisyah berkata: Aku 
bertanya, "Wahai Rasulullah, Allah telah menjadikanku sebagai tebusanmu, bukankah Allah 
telah berfirman: 'Makan barangsiapa yang didatangkan kitabnya dari sebelah kanannya, 
maka niscaya ia akan dihisab dengan perhitungan yang ringan? '" beliau menjawab: "Itulah 
adalah Al 'Ardlu (hari ketika amal ditampakkan) Namun siapa saja yang hisabnya 
diperdebatkan, maka dia akan binasa." 


Bab: [Bab] Surat al Insyigaag ayat 19 


AA عو 2 دوه و وم‎ ANTA 2-2% 76 22 - E 
NN عَنَّمُجَاهِد‎ EELA PAE Ma a a aaa Haa 
4 GA 


عباس إل Labb‏ ا بعد حال قال dg LS‏ 


4559. Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin An Nadir Telah mengabarkan kepada kami 
Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr Ja'far bin Iyas dari Mujahid ia berkata, 
Ibnu Abbas berkata terkat dengan firman Allah: "LATARKABUNNA THABAOAN 'AN THABAO." 
Maksudnya adalah proses demi proses. Katanya, dan itulah Nabi kalian shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


Bab: Bab 
Cara, A aa شَعَبَدعَنَ أي إِسَحَاقَء‎ AE NGAJI (Ara 
A 27? SA ايه‎ Te, 5 ي‎ 


naa eg ta a Mesia a 


ÁN sn ABS IIA LN NE ahi AA Pm 


IM 


ala A3 BE en Ai a Lie El Ade 


4560. Telah menceritakan kepada kami Abdan ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku 
bapakku dari Syu'bah dari Abu Ishaq dari Al Bara’ radliallahu 'anhu ia berkata: Orang yang 
pertama-tama kali menemui kami dari sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah 
Mush'ab bin Umair dan Ibnu Ummu Maktum. Lalu keduanya pun membacakan Al Our'an 
kepada kami. Setelah itu, datanglah Bilal dan Sa'd. Lalu disusul kemudian oleh Umar bin Al 
Khaththab bersama dua puluh orang. Setelah itu, barulah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
datang. Maka aku tidak pernah melihat penduduk Madinah gembira menyerupai senang dan 
gembiranya mereka dengan kedatangan beliau, sampai-sampai anak-anak kecil dan para 
hamba sahaya pun berseru, "Ini adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah datang." 
Tidaklah beliau datang hingga aku selesai membaca surat Al A'la dan surat-surat semisalnya. 


Bab: Mujahid berkata "Maksud '..karena mereka melampaui batas..' adalah dengan 
kemaksiatan dan tidak takut dengan siksa 


SANA NAN دن بيه‎ anna ah NA Sia Ja Ng سی‎ ya SS 


2 


II alas "Ar رلا‎ SIB عقر‎ ANA sekan عليه یسام‎ DIA 


A 


WEE‏ انب“ IBAN 35 Sian Ialah sah e 4, PAN Tar‏ يَعَمِدُ 


و 


AN ia AS آ خر يو مهو‎ aa ANA AS SA 


SA 


TER 3 DE Maa NAS KY قال‎ jas Men Ag sai JIE 
Z کے‎ Be Sina ل ع زر 7 0 و‎ AG P 3 
Aya AG TENANG A 


4561. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya bahwa Abdullah bin Zam'ah 
telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyampaikan khuthbah lalu menyebutkan Unta yang dan orang yang melukainya 
(maksudnya dari kaum Tsamud). Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, perangainya jahat dan 
mempunyai banyak pendukung di kalangannya, laki-laki itu seperti Abu Zum'ah." Kemudian 
beliau juga menyebut tentang wanita. Beliau bersabda: "APakah layak salah seorang dari 
kalian memukul isterinya sebagaimana ia memukul seorang budak, namun di akhir petang 
malah menggaulinya?." Beliau kemudian memberi nasehat kepada mereka terhadap 
kebiasaan tertawa lantaran kentut. Setelah itu, beliau bersabda: "Kenapa salah seorang dari 
kalian tertawa terhadap apa yang ia lakukan?" Abu Mu'awiyah berkata: Telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengatakan bahwa laki-laki Tsamud tersebut seperti Abu Zam'ah paman Az Zubair 
bin Al 'Awwam. 


Bab: [Bab] Surat al Lail ayat 2 


Pe Nina, SEM AE BEN EA Sa Kit KAP jaan SS 
TPA وا‎ A 2 یکر ار 22 ص‎ Ag 2 2G ref > و‎ 
SSI Asbak AN کاءِفآتااققال‎ AN عبتا ابو‎ LA AI ES 


4 و و‎ ZA 
K e sre 2 2 


SAN EN EN SS ASASI إو اللَيّل!‎ SAN AJA) GA 


A 


A 


AA EN ale AN ANI NGGAM e bia as 


4562. Telah menceritakan kepada kami Oabishah bin Ugbah Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alyamah ia berkata: Aku bergabung dalam 
suatu kelompok yang terdiri dari sabahat-sahabatnya Abdullah Asy Sya'a, lalu Abu Darda 
mendengar kami, maka ia pun bergegas datang. Kemudian ia bertanya, "Adakah di antara 
kalian yang bisa membaca (Al Qur'an)?" kami menjawab, "Ya, ada." Ia bertanya lagi, "Lalu, 
siapakah diantara kalian yang paling bagus bacaannya?" Maka mereka pun menunjuk ke 
arahku. Abu Darda' berkata, "Kalau begitu, bacalah." Maka aku pun membaca, "WAL LAAILI 
IDZAA YAGHSYAA WAN NAHAARI IDZAA TAJALLAA WADZ DZAKARI WAL UNTSAA." la 
bertanya lagi, "Apakah kamu mendengarnya langsung dari bibir temanmu (Ibnu Mas'ud)?" 
aku menjawab, "Ya." la berkata, "Kalau aku mendengarnya langsung dari bibir Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, namun orang-orang itu mengingkarinya." 


Bab: [Bab] Surat al Lail ayat 3 


SA DL Nb IE am AE TA: PANAS Gi Sis نحفص‎ ya PAA 
rE GA a ےا ص ہے‎ 1 

AÍ SA 2‏ وہ > کو bj SUS ANA BIA As ISA‏ حفط قَأَمَارُوا 
IAA MI A 22 Jong‏ 


AI YAN AA San‏ قَاعَلَمة وال گر A‏ قال اهدر 
AT NS aja NABA JA La‏ 
KAA 54 A 3‏ 


4563. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim ia berkata; Para sahabat 
Abdullah datang menemui Abu Darda'. la mencari mereka dan akhirnya menemukan 
mereka. Maka Abu Darda' bertanya kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang 
membaca dengan bacaan Abdullah" salah seorang menjawab, "Kami semua membaca 
dengan bacaannya Abdullah." Ia bertanya lagi, "Lalu siapa di antara kalian yang paling baik 
bacaannya?" Maka mereka pun menunjuk ke arah 'Algamah. Abu Darda' pun bertanya 
padanya, "Bagaimana kamu mendengarnya membaca ayat: "WAL LAILI IDZAA YAGHSYAA.'?" 
Algamah menjawab, "WADZ DZAKARI WAL UNTSAA." Abu Darda' berkata, "Demi Allah, aku 
telah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membacanya seperti ini. Akan tetapi 
mereka itu, menginginkan agar aku membacanya: "WAMAA KHALAOADZ DZAKARA WAL 
UNTSAA.' Demi Allah, aku tidak akan mengikuti mereka." 


Bab: [Bab] Surat al Lail ayat 5 


Pei ri a AAN YAI GASSE نعي‎ SAS 
ا حد‎ BEA AA AA NAGA 2 De AN ر لته قال‎ 


Ka LAN IE SI AL IL PEN مَقَعَدْهُمِنَ‎ GLEN Ia San SN 


(n2 


LA LA 
= 


E ام‎ Le UN a aaa G pra 


275 7 


ASET BELA رضي‎ IE bê E NE a A USA 
EN age NGGAK 


4564. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Ali radliallahu 
'anhu ia berkata: Suatu kami berada dalam kelompok pelayatan jenazah bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam tepatnya di Bagi' Al Ghargad, maka beliau pun bersabda: "Tidak 
ada seorang pun dari kalian kecuali tempat duduknya dari surga atau dari neraka telah 
ditulis." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita sebaiknya 
hanya bertawakkal saja?" beliau menjawab: "Beramallah kalian, sebab setiap orang akan 
dimudahkan." Kemudian beliau bersabda: "FA AMMAA MAN 'A'THAA WAT TAOAA WA 


SHADDAOA BIL HUSNAA (Dan barangsiapa yang memberi, dan bertakwa serta 
membenarkan kebaikan)..." hingga firman-Nya: "LIL'USRAA." Telah menceritakan kepada 
kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid Telah menceritakan kepada 
kami Al A'masy dari Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman dari Ali radliallahu 'anhu ia 
berkata: Suatu ketika, kami duduk-duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu ia pun 
menyebutkan hadits semisalnya. 


Bab: [Bab] Surat al Lail ayat 6 


in uin Aa عَنْ سُلَيَمَانَعَنٌّ‎ Pa ra Aa 3 اد‎ a 23 An SAS 


SG SI Sial ya sah اله‎ aan MPA رضي‎ NAN ali EDS 


و 
A‏ 


BERA تاينطو ين أع ةقد يب قد‎ aa 


A 


14 ا‎ a: A 
ag 


BESI و اى وَصَدَّقَبِالْحْسَمَى)‎ AU Aan 2 KA LATEN سول اللہ‎ 
DI 


4565. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid Telah mengabarkan kepada kami 
Muhamad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dari Sa'd bin 
Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Ali radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwasanya; Suatu ketika beliau berada dalam rombongan pelayat jenazah, 
lalu beliau mengambil tongkat dan menancapkannya di tanah. Kemudian beliau bersabda: 
"Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali tempat duduknya dari surga atau dari neraka 
telah ditulis." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau sebaiknya kita 
hanya bertawakkal saja?" beliau menjawab: "Beramallah kalian, sebab setiap orang akan 
dimudahkan." Kemudian beliau bersabda: "FA'AMMAA MAN 'A'THAA WAT TAQAA WA 
SHADDAQA BIL HUSNAA (Dan barangsiapa yang memberi, dan bertakwa serta 
membenarkan kebaikan).." Syu'bah berkata; Manshur telah menceritakan hadits ini 
kepadaku, namun aku tidak mengingkarinya bahwa itu adalah dari haditsnya Sulaiman. 


Bab: (Bab) Surat al Lail ayat 8 


Pada 3 ea ar WAN Ke AS قال‎ 


Sa‏ ر 


MEA SE DANG ALANG JK ل الله‎ pn KELAS JÊNG atak LAN 
AN قو اوفك توت‎ Ga a ah SAS a ANA) 


4566. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Al 
A'masy dari Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman dari Ali ia berkata: Suatu ketika, kami 
duduk-duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda: "Tidak ada 
seorang pun dari kalian, kecuali tempat duduknya dari surga dan dari neraka telah ditulis." 
Maka kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bila kita sebaiknya hanya 


bertawakkal saja?" beliau menjawab: "Tidak! Tetapi beramallah kalian, sebab setiap orang 
akan dimudahkah." Kemudian beliau membacakan ayat: "FA AMMAA MAN “A'THAA WAT 
TAOAA WA SHADDAOA BIL HUSNAA FASANUYASSIRUHU LILYUSRAA (Dan barangsiapa yang 
memberi, dan bertakwa serta membenarkan kebaikan)..." hingga firman-Nya, 
"FASANUYASSIRUHU LIL'USRAA." 


Bab: [Bab] Surat al Lail ayat 9 
SAE EN a ngeh بنا يشَيَمَة حَدَدُتا جر‎ MUKA ha 
اوس جو رر‎ aA ماه‎ BA 27 
asas ag a بقِيع الْعَرَكَرِ قا‎ S3 ES ES CE عَنْعَيٍ رَضِيَ‎ AA 
PA ep ATAS any تبعل متكت‎ NG PARA فد و قا‎ 


ANY جل يار سو‎ Ss PSS IN KAU 00 MAKA Yi iia في‎ 
SENA IE SY السَعَاءَةقَسَيَصِي‎ Ia Ea TN ILS JE 

A 2% PA Kat 29 5 سے‎ 
LASAK MEN AN JA JAS Marani SARAN آهل‎ ya an a وم‎ 


A 


Z‏ مه 
A‏ 2 


AN BEAN A5 7. JAN JANG KAN JM‏ خط و 
KIM ASI‏ 


4567. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Ali 
radliallahu 'anhu ia berkata, Suatu ketika, kami berada dalam pelayatan jenazah di Bagi' Al 
Ghargad. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam datang lalu duduk dan kami pun 
ikut duduk di sekitar beliau. Saat itu, beliau membawa tongkat kecil dan beliau tegakkan 
dengan kakinya. Kemudian beliau bersabda: Tidak ada seorang pun, dan tidak ada satu jiwa 
pun yang bernafas, kecuali tempatnya telah ditulis di neraka dan di surga. Dan telah pula di 
tulis, apakah ia akan hidup sengsara atau bahagia." Maka seorang laki-laki bertanya, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana kalau kita bertawakkal saja terhadap kitab kita (catatan yang telah 
ditetapkan) dan meninggalkan amal? Siapa diantara kita yang termasuk golongan yang 
beruntung, maka niscaya ia akan berjalan di atas amalan golongan yang beruntung 
(penghuni surga). Dan siapa yang termasuk Ahlusy Syaga' (golongan selaka), maka niscaya ia 
akan berjalan di atas amalan Ahlusy Syaga (golongan celaka, penghuni neraka)?." Beliau 
bersabda: "Adapun Ahlus Sa'adah (golongan yang beruntung, penghuni surga), maka ia akan 
dimudahkan untuk mengerjalan amalan Ahlus Sa'adah (golongan yang beruntung penghuni 
surga). Dan Ahlusy Syaga' (golongan celaka) juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan 
Ahlusy Syaga' (golongan celaka)." Kemudian beliau membaca ayat: "FA'AMMAA MAN 
'A'THAA WAT TAOAA WA SHADDAOA BIL HUSNAA (Dan barangsiapa yang memberi, dan 
bertakwa serta membenarkan kebaikan).." 


Bab: [Bab] Surat al Lail ayat 10 


27222 


Kama PEN EL REA BEN IL S5 
Mine SAS Ian ISL AN ل‎ BELA 23 Ba 


PA 
4 


a E NG a SEN 3559) iigiin LIS 
SN Jiya A AAA GA ae Aak ea AJE SS fé Is A 


LA 


BAKU SESAMA Jaa) EN Ja GAN sasa AN JAN JA َس‎ 
KIM ES A 


4568. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Al A'masy ia berkata: Aku mendengar Sa'd bin Ubaidah menceritakan dari Abu Abdurrahman 
As Sulami dari Ali radliallahu "anhu ia berkata: Suatu ketika Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam berada dalam rombongan pelayat Jenazah, lalu beliau mengambil sesuatu dan 
memukulkannya ke tangah. Kemudian beliau bersabda: "Tidak ada seorang pun, kecuali 
tempat duduknya telah ditulis di neraka dan tempat duduknya di surga." Para sahabat 
bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau begitu, bagaimana bila kita bertawakkal saja terhadap 
takdir kita tanpa beramal?" beliau menajawab: "Ber'amallah kalian, karena setiap orang 
akan dimudahkan kepada yang dicipta baginya. Barangsiapa yang diciptakan sebagai Ahlus 
Sa'adah (penduduk surga), maka ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan Ahlus 
Sa'adah. Namun, barangsiapa yang diciptakan sebagai Ahlusy Syaga' (penghuni neraka), 
maka ia akan dimudahkan pula untuk melakukan amalan Ahlusy Syaga'." Kemudian beliau 
membacakan ayat: "FA AMMAA MAN “A'THAA WAT TAOAA WA SHADDAOA BIL HUSNAA 
(Dan barangsiapa yang memberi, dan bertakwa serta membenarkan kebaikan).." 


Bab: [Bab] Surat adl Dluha ayat 3 


AN َرَضِيَ‎ AENT a Sa 2 ا‎ F PA 48 KAOLAH 


LA 


SEN JUS‏ رسو لاله صل ISA‏ کک NGA asn aa‏ باش 
Seri Ki ANG‏ ككلم JPEG PADAN PI‏ 


AT‏ لحك AGA‏ م ا ا ل لتَسْدِيدِ 
NING NGING GENI 2 baz . .2 fz‏ ردم Att AC.‏ 
Ml‏ وَاحِدِمَائَرَ daa E Pa EN IE GE‏ 


4569. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami 
Zuhair Telah menceritakan kepada kami Al Aswad bin Qais ia berkata; Aku mendengar 
Jundub bin Sufyan radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menderita sakit hingga beliau tidak bisa bangun selama dua malam atau tiga. Lalu datanglah 
seorang wanita seraya berkata, "Wahai Muhammad, aku benar-benar mengharap bahwa 
syetanmu telah meninggalkanmu. Sebab, aku tidak lagi melihatnya semenjak dua hari ini 


atau tiga hari." Maka Allah 'azza wajalla menurunkan surat: "WADLDLUHAA WALLAILI IDZAA 
SAJAA MAA WADDA'AKA RABBUKA WAMAA OALAA." Firman Allah: "MAA WADDA'AKA 
RABBUKA WAMAA OALAA." (OS. Adhdhuha 3) Dibaca dengan tasydid atau pun Takhfif 
maknanya tetap satu, yakni Rabb-mu tidaklah meninggalkanmu. Ibnu Abbas menafsirkan, 
"(Rabb-mu) tidaklah meninggalkan dan memurkaimu." 


4 A 20 +4 A 7 R A 3 
La NG om ia GAN EKA San ES jati 4 KESAN MEI Anta 


NK AG AL ame NANI gé GEN ANENG NG 
4570. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Al Aswad bin Oais ia berkata; Aku mendengar Jundub Al Bajali berkata; Seorang wanita 
berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Syetanmu itu, kecuali ia telah 
meninggalkanmu." Maka turunlah surat: "MAA WADDA'AKA RABBUKA WAMAA OALAA 
(Rabb-mu tidaklah meninggalkanmu tidak pula menelantarkanmu). (AS. Adhdhuha 3) " 


Bab: Mujahid berkata "Yaitu At Tiin dan Az Zaituun, yang manusia biasa 
memakannya 


SATU رضي‎ NANG AGEN JB Fat GS Sa 
AE MSN GALANG Anya iasi KE 


4571. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Adi ia berkata; Aku telah mendengar Al 
Baraa' radliallahu 'anhu, bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada dalam suatu 
perjalanan, lalu pada saat shalat Isya yakni pada salah satu raka'atnya beliau membaca, "AT 
TIINI WAZ ZAITUUN." Dan maksud istilah tagwiim adalah alkhalg, atau penciptaan. 


Bab: Outaibah telah menceritakan kepada kami, 


A ر‎ A y وام‎ 7 PEA 9 2 م 2س‎ 
DL any Aa عن ابن شهاب حو حدثنِي م‎ Ka LÊNGGAH A بن‎ SAS 


< 


A 


PA 
KA (aa 


AA SI NAH AN WAH lan Sgio pa تد‎ EE 


ajai PA a Sena AE, NGA 


Bes SAI GBLA ajar KAFA! Bn muka قَانَتَ کا‎ 
ELSA IE MEN LA l LAI 


ab ban Mj PA Isa eat sada 


2 - م 


Sada saie الله‎ Je NG IS ANGENAN Ii كى‎ 


2 7 2 
عيرم و‎ A A e A وه‎ e 


بقاري قال قا حَدي فَمَطْنِي حَنَّى A Si‏ ِي ANUS‏ اقلت ماتا بقاري JA‏ 


BA hioi MGL AJE BEAN Sae SS قطني‎ 


2 
r 


E CAN si HA jai حَتَى‎ 
BENANG ga NG ka ANE La NAN IA, Kesan SS 
3 Jae Na aa la NG حَدِيجة‎ Ji JEG Fa KAA galak Sal 


WA 


کر و 2 ب و دم 


YA BEN حَدِيجَةُ‎ GS Sena A ERE AE 
Nata Ss يكيل لحكل‎ EL GS 3 MISA BUS, 6 ga 
شرع نوثياب يبنو شيو فوا‎ 33 
538 BA Eh گا يكب‎ SEA LA kan NUNAS 
sapa Nano IE PENS 3 مَاسَاءَالَهَنمَ‎ AL LN 


A ر‎ 4 A 
LA 


ERRE aepukane JANG IA‏ رَأَى قََالَوَرَكَهُ 


Ca 


2 


A 


SENI AA SE سى يني #3 ا کو ن‎ APEE PANAS 
- و مك‎ e 0 و‎ P 4 = Tn ana AZ 4 2 g 4 Sa + وم‎ 
TS BIN an Jan es 


3G w wW Ža. LA 9 


AN "ANA NA LAN‏ حَزِنَرَسُو ل الو صل الل 


IM 


SME AE Aya EA YAA AAA MASA KAA IE ala aé : 


A 


رَضِيَ اللّه SETELAN‏ شولا 2ا KE NATENG PA PA‏ حي قالَفي حَدِيئِهِ 
SA‏ هع ص ۇ گام FE eL AE PLAN‏ & 


9 2 


LAN JA SIR g فير ملو‎ Sak 2 Pa AR الاو‎ 


ا 


N 


3. 


Ag IN gaga yi IJ A Ma hág BERA 
Si ÊNGG tag Naa AE ME 


4572. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepadaku Sa'id 
bin Marwan Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz bin Abu Rizmah 
Telah mengabarkan kepada kami Abu Shalih Salmawaih ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Abdullah dari Yunus bin Yazid ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Ibnu 
Syihab bahwa Urwah bin Zubair Telah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah radliallahu 


'anha isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam berkata: Peristiwa awal turunnya wahyu kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah diawali dengan Ar Ru'yah Ash Shadigah (mimpi 
yang benar) di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi, kecuali yang beliau lihat adalah 
sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Dan di dalam dirinya dimasukkan perasaan 
untuk selalu ingin menyendiri. Maka beliau pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam 
gua Hira’, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari dan untuk itu, 
beliau membawa bekal. Setelah perbekalannya habis, maka beliau kembali dan mengambil 
bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang pada beliau, yakni saat beliau 
berada di dalam gua Hira’. Malaikat mendatanginya seraya berkata, "Bacalah." Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Beliau 
menjelaskan: "Lalu Malaikat itu pun menarik dan menutupiku, hingga aku pun merasa 
kesusahan. Kemudian Malaikat itu kembali lagi padaku dan berkata, 'Bacalah.' Aku 
menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku 
hingga aku merasa kesulitan, lalu memerintahkan kepadaku untuk kedua kalinya seraya 
berkata, 'Bacalah." Aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca." la menarik lagi dan 
mendekapku ketiga kalinya hingga aku merasa kesusahan. Kemudian Malaikat itu 
menyuruhku kembali seraya membaca, 'IQRA* BISMIKAL LADZII KHALAO, KHALAOAL 
INSAANA MIN 'ALAO IORA WA RABBUKAL AKRAM ALLADZII 'ALLAMAL BIL QALAM.. -hingga- 
'ALLAMAL INSAANA MAA LAM YA'LAM." Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kembali kepada Khadijah seraya berkata, "Selimutilah 
aku..selimutilah aku." Hingga perasaan takut beliau pun hilang. Setelah itu, beliau berkata 
kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku, sungguh aku merasa khawatir 
atas diriku sendiri." Akhirnya, beliau pun menuturkan kejadian yang beliau alami. Khadijah 
berkata, "Tidak. Bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu demi 
selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar seorang yang senantiasa menyambung 
silaturahmi, seorang yang jujur kata-katanya, menolong yang lemah, memberi kepada orang 
yang tak punya, engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran." Akhirnya Khadijah 
pergi dengan membawa beliau hingga bertemu dengan Waragah bin Naufal, ia adalah anak 
pamannya Khadijah, yakni saudara bapaknya. An Naufal adalah seorang penganut agama 
Nashrani pada masa Jahiliyah. la seorang yang menulis kitab Arab. Ia menulis dari kitab Injil 
dengan bahasa Arab. Saat itu, ia telah menjadi syeikh yang tua renta lagi buta. Khadijah 
berkata padanya, "Wahai anak pamanku. Dengarkanlah tuturan dari anak saudaramu." 
Waragah berkata, "Wahai anak pamanku apa yang telah kamu lihat?" Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun mengabarkan padanya tentang kejadian yang telah beliau alami. 
Kemudian Waragah pun berkata, "Ini adalah Namus yang pernah diturunkan kepada Musa. 
Sekiranya aku masih muda, dan sekiranya aku masih hidup..." ia mengatakan beberapa 
kalimat. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bertanya: "Apakah mereka akan 
mengusirku?" Waragah menjawab, "Ya, tidak ada seorang pun yang datang dengan 
membawa seperti apa yang kamu bawa, kecuali ia akan disakiti. Dan sekiranya aku masih 
mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang hebat." Tidak 
lama kemudian, Waragah pun meninggal, sementara wahyu terputus hingga membuat 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sedih. Muhammad bin Syihab berkata: Telah 
mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah Al Anshari 
radliallahu 'anhuma berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menceritakan kejadian 
pertamakali turunnya wahyu, beliau bersabda: "Ketika aku tengah berjalan, tiba-tiba aku 
mendengar suara yang berasal dari langit, maka aku pun mengangkat pandanganku ke arah 
langit, ternyata di atas terdapat Malaikat yang sebelumnya mendatangiku di gua Hira’ 
tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun lari darinya dan segera pulang 


LALI 


menemui keluargaku seraya berkata, 'Selimutilah aku, selimutilah aku.'"" Maka keluarga 
beliau pun segera menyelimutinya. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: 'YAA AYYUHAL 
MUDDATSTSIR QUM FA 'ANDZIR WA RABBAKA FAKABBIR WA TSIYAABAKA FATHAHHIR WAR 
RUJZA FAHJUR (Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, dan berilah peringatan. Dan 
Tuhan-mu agungkanlah. Dan pakaianmu sucikanlah, Dan tinggalkanlah sesembahan 
berhala).'"" Abu Salamah berkata, Ar Rijza adalah berhala-berhala yang disembah oleh kaum 
Jahiliyah. Setelah itu, maka turunlah wahyu dengan beruntun. 


Bab: [Bab] Surat al Alag ayat 2 


PA 
Z ae. A 


TL kena - - KA 23 ak ووس‎ RAW 
LAA SA IRR SEN SS Pei 
GEN LN يت عن عقيل عن ابن شهاب عن‎ IP 


- l a ANGE اور و رر 2- ر ر‎ Z g a GAGÉ 
á; اقرَأ بِاسَمرَ‎ Jasa SLN SA KTA سو ل الله صل الله‎ PESAN أو‎ 


2? ور‎ 2 2 ETE ار‎ < ge 
NI TO Erik Pata Lap atata) 


4573. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Bukair Telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Peristiwa 
turunnya wahyu yang pertama kali kepadanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah 
Ar Ru'yah Shalihah (mimpi yang baik). Yaitu malaikat mendatangi beliau seraya berkata, 
ORA. BISMI RABBIKAL LADZII KHALAO, KHALAOAL INSAANA MIN 'ALAO, IORA' 
WARABBUKAL AKRAM." 


Bab: [Bab] Surat al Alag ayat 3 


A An مه‎ REI ر يلامو لان م لديا رو و لع رهم جم‎ 
PAN IS GIE AAA IE SIS محم‎ JAN LE CSS 
ورم ر هورم‎ 5 GAN وو‎ Pn: PAN 
KAN Je ANU سول‎ ja SA a) UEA a يعو ةنايد‎ x Ia 236 Jake 


na PAN 
| 


AE a NY JENIS el ISA LAN GEN وَسَلَمَ‎ 
Ta 4, K KANTE, 22 
yate NAN) 


4574. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Abdurrazzaq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri -dalam 
riwayat lain- Dan Al Laits berkata; Telah menceritakan kepadaku 'Uqail ia berkata; Telah 
berkata Muhammad Telah mengabarkan kepadaku Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha. 
Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah 
Ar Ru`yah Ash Shadiqah (mimpi yang benar). Ketika itu, Malaikat mendatanginya seraya 
berkata, "IQRA` BISMI RABBIKAL LADZII KHALAQ, KHALAQAL INSAANA MIN 'ALAQ, IQRA` 
WARABBUKAL AKRAM ALLADZII 'ALLAMAL BIL QALAM." 


24 ELENG. 7 ; ا و‎ A A 4 
KE ÊNGG ge Lana شهاب قال س‎ Ni Jaan EA SAS بن يو سق‎ AN عبد‎ SS 
Z z 


r 


7 PEA ىك ص‎ A <M و و 21-34 ا وم‎ 5 ES ا 9ور‎ - 
& 2 P . + A . # w P 3 E: 


4575. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab ia berkata: Aku mendengar Urwah berkata, Aisyah 
radliallahu 'anha berkata: Kemudian, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun kembali kepada 
Khadijah seraya berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Lalu ia pun menyebutkan hadits. 


Bab: [Bab] Surat al Alag ayat 1 


MEA SEA Nana Hae NE ES AS 


agar NN Je NG GP KAN Kes Ia AS a SERUAN 
EJ £ IE Ka د‎ LENG NALA NYANE NANA NG 


4576. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzag 
dari Ma'mar dari Abdul Karim Al Jazari dari Ikrimah ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Abu Jahal 
berkata, "Jika aku melihat Muhammad shalat di Ka'bah, maka aku benar-benar akan 
mencekik lehernya." Kemudian, ungkapan itu pun akhirnya sampai kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Kalau dia benar melakukannya, maka niscaya 
Malaikat akan menghajarnya." Periwayatan hadits ini, diikuti pula (Muta'abah) oleh Amru 
bin Khalid dari Ubaidullah dari Abdul Karim. 


Bab: Bab 


TEE en SE Ka dna aa AGE KE AS LE MAA 
. 4 


Bag NA یکی‎ AN BI AB Aa SEM LAN 


SES 
4577. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Aku mendengar Oatadah 
dari Anas bin Malik radliallahu "anhu, ia berakta; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
kepada Ubbay bin Ka'ab, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk membacakan 
Al Qur'an kepadamu. Yaitu ayat: 'LAM YAKUNIL LADZIINA KAFARUU..'"" Ubbay bertatanya, 
"Apakah Allah juga menyebut namaku?." Beliau menjawab: "Ya." Akhirnya, Ubbay pun 
menangis. 


4 


KIE eE KNIEJE Mer i S 


Z 


AA 5 LAI K 2 


عله Ay Aang‏ أعلية قفر ANN‏ نشكا اللي Kif‏ كان 


MN Jia گقرو‎ ga KE IE MN ENGGA) 


4578. Telah menceritakan kepada kami Hassan bin Hassan Telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda kepada Ubbay bin Ka'ab: "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk 
membacakan Al Ouran padamu." Ubbay bertanya, "Apakah Allah menyebut dan 


memperdengarkan namaku pada Anda?" beliau menjawab: "Ya, Allah menyebutkan 
namamu padaku." Akhirnya Ubbay pun menangis terharu. Oatadah berkata, Telah 
diberitakan kepadaku, bahwa beliau pun membacakan Al Qur'an padanya yakni: "LAM 
YAKUNIL LADZIINA KAFARUU MIN AHLIL KITAABI.." 


LA ae 
r £ A 15 15 5 1 £ “5 
PA 


KASAT UAN JE 333,3 Ta الْمْنَادِيحَدَتْمَارَوَ‎ jas pa 


TES لَك قال‎ ENING ANE كب إو الله أمَر ن أن آقر‎ HUNI as ANA 


26333 a 


4579. Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Al Munadi Telah menceritakan kepada 
kami Rauh Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Anas 
bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ubbay bin Ka'ab: 
"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk membacakan Al Qur`an 
kepadamu." Ubbay bin Ka'ab bertanya, "Apakah Allah menyebut namaku pada Anda? ' 
beliau menjawab: "Ya." Ubbay berkata, "Sungguh benarkah, namaku telah disebut di sisi 
Rabb semesta alam?" beliau menjawab: "Ya." Lalu, kedua matanya pun meneteskan air. 


Bab: [Bab] Surat Al Zalzalah ayat 7 


PAN EAN ANRE BER aa Wg 23 Jaa ENGGA حد‎ 


- 
LN ML Z 


IE IE جل اجر ول‎ PEN Ja SAE Je NG Aa 
BEBAS 35356, ASEAN gobs وز اما الي هجر َر‎ 


WENG ASEP حَسَتَاتِ وَل‎ 1S A 


4 A 


Aa 97 Ás AAA A AOA be aa 5 A33 3‏ به ne hE‏ حَسَنَاتِ لمهي 
TNI A33 Aa‏ | ر ر 2 8 ina Ar Z s1‏ ا D‏ 
YA‏ لر alas‏ تا قاو ينس قان رقا چاو لا طهو Ga ah‏ لس 


pan RS 


+ ور‎ 2 2 Ang PAPA 
gaa | tê asa َسيل رشو لال صل ال‎ 53396 BA 2316531135 2) ورج‎ 


KERTAS مقا‎ Ira KN Ta SAN) Gas الما رل ال‎ 


z1 27 Ay l? 


DAP 


4580. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Zaid bin Aslam dari Abu Shalih Asy Syamman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, 
bahwasanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang memiliki kuda itu ada 
tiga kelompok. Yaitu; Bagi seorang yang dengannya ia mendapatkan ganjaran pahala 
kebaikan. Kedua, seorang yang kudanya sebagai penjaga kehormatan (solusi, penyelesaian). 
Sedangkan yang terakhir, adalah seorang yang memiliki kuda, namun yang ia dapatkan 
hanyalah dosa. Bagi yang mendapatkan pahala adalah seseorang yang menggunakannya di 
jalan Allah, lalu ia meletakkannya di dalam pinggiran kolam atau kebun, maka apa yang ia 


x 


makan atau minum di sutu adalah bernilai kebaikan untuknya. Atau ia meninggalkannya 
ditempat, lalu kuda itu pun menaiki satu bukit atau dua bukit, maka bekas kaki atau 
kotorannya adalah bernilai kebaikan untuknya. Dan bila kuda itu melewati aliran sungai lalu 
meminum air darinya, meskipun pemiliknya tidak bermaksud untuk memberinya minum, 
maka itu merupakan kebaikan baginya. Karena itulah, pemiliknya akan mendapatkan 
kebaikan yang banyak. Kemudian seorang yang memiliki kuda sebagai alat untuk mencari 
kekayaan dan menjaga kehormatan diri, namun ia juga tidak melupakan hal Allah pada leher 
dan punggung kudanya, maka kuda itu akan menjadi penyelesai kebutuhannya. Kemudian 
yang ketiga, adalah seorang yang memelihara kuda dengan maksud kebanggaan, dan riya, 
maka karena itulah ia mendapatkan dosa." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
ditanya tentang Himar. Maka beliau pun bersabda: "Allah tidak menurunkan ayat berkenaan 
dengannya kecuali ayat yang maknanya luas dan mencakup, 'FAMAN YA'MAL MITSOAALA 
DZARRAH KHAIRAN YARAH, WA MAN YA'MAL MITSOAALA DZARRATIN SYARRAN YARAH 
(Barangsiapa yang melakukan kebaikan sekecil biji Dzarrah, maka ia akan melihat pahalanya, 
dan siapa yang melakukan keburukan sekecil biji Dzarrah, niscaya juga akan melihat dampak 
buruknya).'" 


Bab: [Bab] Surat Al Zalzalah ayat 8 
BE LE MA Ih 9: ابن‎ PAS RKA A دا حب د‎ 
KEJAR IS AE s gla nahi NENE E EERE 


s‏ 2 وم ر ر ا A‏ مع 


DAP be. Sa h حا‎ Na Jani tya فم‎ EA EN 


4581. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman ia berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam 
dari Abu Shalih As Samman dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, bahwasanya: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai himar(keledai), maka beliau pun 
menjawab: "Belum pernah ada wahyu yang diturunkan padaku yang berbicara tentangnya 
kecuali ayat yang pendek lagi mencakup ini, 'FAMAN YA'MAL MITSOAALA DZARRAH 
KHAIRAN YARAH, WA MAN YA'MAL MITSOAALA DZARRATIN SYARRAN YARAH (Barangsiapa 
yang melakukan kebaikan sekecil biji Dzarrah, maka ia akan melihat pahalanya, dan siapa 
yang melakukan keburukan sekecil biji Dzarrah, niscaya juga akan melihat dampak 
buruknya). (OS. Azzalzalah 7-8). 


Bab: Bab 


IM 


A KA ai Sa aa Aa 


A‏ 2 ر 


Keys Bean 3 PANAK حَاقَنًا‎ AES و‎ 


4582. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syaiban 
Telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu, la berkata: Ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengalami peristiwa Mi'raj ke langit, beliau pun bersabda: 
"Aku mendatangi telaga, pada kedua tepinya terdapat Aubah berongga yang terbuat dari 
mutiara. Maka aku pun bertanya, 'Apa ini wahai Jibril? ' Ia menjawab, 'Ini adalah Al Kautsar."" 


1 i 2 OE 2 0 A و ر و‎ D 2 2 ya 
B aan gé Jan Taj ia ri 


4 


LA صل‎ Sa NK GN SAN NENG) JA saa ANGGÉ 


“ 


en ا‎ Pera 4 E E TE E وم فو‎ 
AREE IEEE EA A E IA e PENAK KA آذ‎ jaka م شاطتاه يدر‎ 
sa 


4583. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid Al Kahili Telah menceritakan kepada 
kami Isra'il dari Abu Ishag dari Abu Ubaidah dari Aisyah radliallahu 'anha. Aku pernah 
bertanya kepadanya tentang firman Allah Ta'ala, "INNAA A'THAINAAKAL KAUTSAR." Maka 
Aisyah pun menjawab, "Itu adalah sungai yang telah diberikan kepada Nabi kalian shallallahu 
'alaihi wasallam. Kedua tepinya terdapat mutiara yang berlubang. Bejana-bejana sejumlah 
bintang di langit. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Zakaria, Abu Al Ahwash dan Mutharrif dari 
Abu Ishag. 


AE EK RI AS SA حد‎ 


JANGGA gi dn jin قال ابو‎ Wak HN h jala NGNE 
GYA الي‎ AN LAN اليف‎ ALI SEA AA 


4584. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Husyaim Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma, bahwa ia berkata terkait dengan firman Allah: "AL KAUTSAR." la 
menjelaskan, "Itu adalah kebaikan yang diberikan Allah kepadanya." Abu Bisyr berkata: Aku 
berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Namun orang-orang menganggap bahwa hal itu adalah 
sungai yang ada di surga." Maka Sa'id pun berkata, "Sungai yang ada di dalam surga, juga 
merupakan kebaikan yang diberikan Allah pada beliau." 


7 A r 22 22 LA PEA 2 PZA 
ال ات‎ A “لو انرو‎ A NG إل‎ far rs م‎ 7 mi اكير‎ Mata ع برد برااي‎ ERTZ 


رضي ag jala Ng Sa el SAN SENA‏ ص الله 
J JAAN 215, 3635 BA AN‏ 


4585. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ar Rabi' Telah menceritakan kepada 
kami Abu Al Ahwash dari Al A'masy dari Abu Dluha dari Masrug dari Aisyah radliallahu 'anha, 
ia berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam tidak shalat setelah turunnya ayat, "IDZAA JAA'A 
NASHRULLAHI WAL FATH." Kecuali di dalam shalatnya membaca: "SUBHAANAKA RABBANAA 


WA BIHAMDIKA ALLAHUMMAGH FIRLII (Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami, dan segala puji 
bagi-Mu. Ya Allah ampunilah aku)." 


Rr Pa E م ور‎ 7 NP وم‎ 2 2 - 
مسرو و عَنْعَاِسَهرضِي‎ ANN ye ai ASIAN AYE aya 
Aan Pada gas SAS ASIN Sd SEA LAI كَانَرَسُو‎ ANHU 

TANI بِحَمَدَِاللَهَاغفرَ‎ 333 


14586. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Abu Dluha dari Masrug dari Aisyah radliallahu 'anhu, ia berkata: 
Pada saat ruku' dan sujud, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperbanyak membaca: 
"ALLAHUMMA RABBANAA WABIHAMDIKA, ALLAHUMMAGHFIRLII (Ya Allah, Rabb kami, 
segala puji hanya bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku)." Beliau menghindari bacaan Al Our'an. 


Bab: [Bab] Surat An Nashr ayat 2 


Z 0 2 227 Da 113 NG Z dy. رو ماه م 0 م ور ر اہ‎ BAN 
E 
x < و‎ AN معنو | ج‎ KAA رر‎ 
AA 


dasa: 212A دصل ال‎ A a ANAA E Bosen ni a 


Aara 23 


4587. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah Telah menceritakan 
kepada kami Abdurrahman ia berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Habib 
bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwasanya Umar menanyakan kepada 
mereka (para pembesar Badar) mengenai firman Allah Ta'ala, "IDZAA JANA NASHRULLAHI 
WAL FATH." Mereka menjawab: "Yaitu, penaklukan kota-kota dan istana-istana." Umar 
berkata, "Bagaimanakah pendapatmu wahai Ibnu Abbas? ' Ibnu Abbas menjawab, 
"Maksudnya adalah ajal, atau suatu permisalan yang diberikan untuk Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa ajal beliau telah dekat." 


Bab: [Bab] Surat An Nashr ayat 3 


را Aoi‏ ابو 2 TE EA ERA hai Pengsan‏ گان 
AA GARA EWA Gaal Sea ké Ar Sen‏ 
CIA) Aa PE Lag LS Pra Serai‏ 
قو لو یق Bana Sensa JASA An‏ 


A A PA D (AA 


ISU NYENG MENGISI JBS i Rea SA E 3 


KAB E كص ر الَو‎ GI AA AE AAA 
JAE ALL aa JÊNG a POLENE PA 


4588. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata: Suatu ketika 
Umar mengajakku masuk berkumpul bersama para syaikh pemuka-pemuka Badar, dan 
sepertinya, sebagian dari mereka memendam sesuatu pada dirinya. Maka salah seorang dari 
mereka pun bertanya, "Kenapa Anda mengikutsertakan anak ini bersama kami, padahal kami 
juga memiliki anak-anak yang sebaya dengannya?" Maka Umar pun berkata, "Sesungguhnya 
anak itu mempunyai kecerdasan tersendiri seperti yang telah kalian kenal." Kemudian pada 
suatu hari, Umar memangilnya dan mengingutsertakannya bersama mereka. Ibnu Abbas 
berkata: Aku tahu, bahwa tidak ada maksud lain Umar memanggilku, kecuali untuk 
memperlihatkan aku pada mereka. Umar berkata, "Bagaimanakah pendapat kalian 
berkenaan dengan ayat ini: "IDZAA JAAA NASHRULLAHI WAL FATH.'" Maka sebagian dari 
mereka berkata, "Kita diperintahkan untuk memuji Allah dan meminta maghfirah-Nya, yakni 
ketika kita diberi pertolongan dan kekuatan untuk menaklukkan suatu negeri." Lalu sebagian 
yang lain diam tak berkata sepatah kata pun. Setelah itu, Umar bertanya padaku, "Apakah 
seperti itu juga pendapatmu wahai Ibnu Abbas?" Aku menjawab, "Tidak." Umar bertanya 
lagi, "Lalu bagaimanakah pendapatmu?" Aku menjawab, "Hal itu terkait dengan ajal 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Allah telah memberitahukan padanya. Firman Allah: 
'IDZAA JAA`A NASHRULLAHI WAL FATH.' Itu adalah alamat akan ajalmu. 'FASABBIH BIHAMDI 
RABBIKA WAS TAGHFIRHU INNAHU KAANA TAWWAABAA (Karena itu, sucikanlah Rabbu 
dengan memuji-Nya. Dan mintalah ampunan dari-Nya, sesungguhnya Dia Maha Menerima 
taubat).'"" Umar berkata, "Tidak ada jawaban yang lebih tepat, kecuali apa yang telah kamu 
katakan." 


Bab: Tabab adalah kerugian, dan tatbib adalah penghancuran 


AA ANGEL‏ 3 وو 2 ر يمعو 2 Aan‏ د ig 2 L LGA‏ ل 
SIS‏ یو سف بَنْمومَى iris PASS‏ عمش حَدَتْتَاعَمْرُو بُنُْهْرََعَنسَعِيدِ KE‏ 


9. .. 
ANG 
Z 


[4 


Hah 5 Ceng KND ME 5355) SNG NGGEN Ge sak ANGGÉ 
صَعِدَ الصّفَافَمَتَفَ يَاصَبَاحَاةقَقَالُوامَيْهَدٌ‎ Sean AE N Sa 


| NGA LA SN Jangkang دده‎ Ya ڪان‎ SAYA Ja فام‎ 


Na BBB BAE Ea‏ ضَدِيدِكَالَأَبُو هباك مامتا 
0 


já FEIE COLANT SA 


4589. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa Telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami 
Amru bin Murrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, ia berkata: Ketika 
turunnya ayat: "WA ANDZIR 'ASYIIRATAKAL AORABIIN WA RAHBATHAKA MINHUMUL 
MUKHLASHIIN." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar hingga naik ke atas bukit Shafa 
dan menyerukan: "Wahai sekalian manusia." Orang-orang Ouraisy pun bertanya, "Siapakah 


orang ini?" akhirnya mereka pun berkumpul kepada beliau. Beliau bersabda: "Bagaimana 
pendapat kalian, jika aku mengabarkan bahwa di balik bukit ada pasukan berkuda akan 
segera keluar (menerkam), apakah kalain akan membenarkanku?" Mereka menjawab, "Ya, 
kami belum pernah mendengar bahwa kamu berdusta." Beliau kemudian bersabda: 
"Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian bahwa di hadapanku ada 
adzab yang sangat pedih." Maka Abu Lahab pun berkata, "Celaka kamu wahai Muhammad. 
Apakah hanya lantaran ini kamu mengumpulkan kami?" Setelah itu, ia langsung beranjak, 
dan turunlah firman Allah, "TABBAT YADAA ABIY LAHABIW WATAB." Hari itu, Al A'masy 
membacanya: "WA OAD TABBAT (sungguh, ia memang telah celaka)." 


Bab: [Bab] Surat Al Masab ayat 1-2 


PA - 
2 
2 


KENA Pan و‎ gak by ARENA JA PN MERE IA Sis 
SANGA ALI Selasa Tn NIA NG 


Z 3 PAS, و‎ 


دع ددج PEELEN‏ و كم EA yA‏ رم ل APA‏ ور AS‏ 


ME AA بو‎ Te AGI 2s BS BABAK كال‎ ٠ م‎ 
Ca شديدٍ فقال‎ DE G sn KA تصدّقوي قالو انعم قال فإني‎ 


WAT As 26) Jah IG 


4590. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada 
kami Abu Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Amru bin Murrah dari 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa suatu hari Nabi shallallahu "alaihi wasallam keluar 
menuju Bathha', kemudian beliau naik ke bukit seraya berseru, "Wahai sekalian manusia." 
Maka orang-orang Ouraisy pun berkumpul. Kemudian beliau bertanya, "Bagaimana, 
sekiranya aku mengabarkan kepada kalian, bahwa musuh (di balik bukit ini) akan segera 
menyergap kalian, apakah kalian akan membenarkanku?" mereka menjawab, "Ya." Beliau 
bersabda lagi: "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian. 
Sesungguhnya di hadapanku akan ada adzab yang pedih." Akhirnya Abu Lahab pun berkata, 
"Apakah hanya karena itu kamu mengumpulkan kami? Sungguh kecelakanlah bagimu." 
Maka Allah menurunkan firman-Nya: "TABBAT YADAA ABII LAHAB.." Hingga akhir ayat. 


Bab: [Bab] Surat Al Masab ayat 3 


PEKAN PR أي‎ AS بن حفص‎ ab 345 kera 
إلى آخرهًا‎ di 6) SAMA بو‎ AJB عباس ر ضی‎ 


4591. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepadaku Amru bin 
Murrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, ia berkata; Abu Lahab 
berkata, "Celaka kamu wahai (Muhammad), apakah hanya lantaran ini kamu mengumpulkan 
kami." Maka turunlah ayat: "TABBAT YADAA ABII LAHAB.." Hingga akhir ayat. 


Bab: Dikatakan "Firman Allah 'Ahadun' tidak ditanwin, yakni satu 


IG A‏ ور و 


BELAN) 4 Gesi gag bên ANGEN GG EA gah pi 


Bass, کم وم یکن هلك وشنو‎ SK AISI A A 
Geri AP, data JA AA TAN 
1 ara 1 


EARE FEF KE NE لاو‎ AN SA 56 KE 


4592. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah menceritakan kepada kami 
Syu'aib Telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah berfirman: 
'Anak Adam telah mendustakan-Ku, padahal ia tidaklah mempunyai alasan sedikit pun. Dan 
ia juga telah mencemoohku padahal ia tidak mempunyai alasan melakukan hal itu. Ada pun 
kedustaanya padaku adalah ungkapannya, 'Dia tidak akan mengembalikanku sebagaimana ia 
telah menciptakanku pertama kali.' Padahal penciptaan yang pertama tidak lebih mudah 
daripada hanya sekedar mengembalikannya. Adapun pelecehannya pada-Ku adalah 
ungkapannya, 'Allah telah menjadikan anak untuk diri-Nya." Sementara Aku adalah Rabb 
Yang Maha Esa, Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun 
yang serupa Dengan-Ku.'" 


Bab: Firman Allah "OGulhuwaallahu Ahad" 


JENG Bul elang DG AANE ANA ANG 6 A SA JAN SAS 


- ۶ A Z 2 - <ï G وص‎ 16 7 0 0 
WARS 5 daa 7 MA a قال‎ TA AAN AN Pa 
4 26 4 ال‎ ygt و ا وس ل ا م‎ Lag Aa 
SENA KUA SAN BE EA KALIAN ل إن‎ SBI GE SS 
ad La ga nd - pa 
A 


SIB Nk ds gga SAS IS 


4593. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur ia berkata: dan Telah 
menceritakan kepada kami Abdurrazzag Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari 
Hammam dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Allah berfirman: 'Anak Adam telah mendustakan-Ku, padahal ia tidaklah mempunyai alasan 
sedikit pun. Dan ia juga telah mencemoohku padahal ia tidak mempunyai alasan melakukan 
hal itu. Ada pun kedustaanya padaku adalah ungkapannya, 'Dia tidak akan mengembalikanku 
sebagaimana ia telah menciptakanku pertama kali.' Padahal mencipta pertama tidak lebih 
mudah daripada hanya sekedar mengembalikannya. Adapun pelecehannya pada-Ku adalah 
ungkapannya, 'Allah telah menjadikan anak untuk diri-Nya." Sementara Aku adalah Rabb 
Yang Maha Esa, Yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun 
yang serupa Dengan-Ku."" Firman Allah: "LAM YALID WALAM YUULAD, WALAM YAKUN 
LAHUU KUFU'AN AHAD." Kufu'an, Kafii'an dan Kifaa'an maknanya adalah satu. 


Bab: Mujahid berkata "Maksud 'al Falag' adalah waktu subuh 


2 CA 


ega 5 aan SAWA GAWA FA MA NA 


AU 


selasa PA)‏ سول اله صل "ISL Jadi al‏ فتن تقول JUS‏ سول 
A NGA‏ 


4594. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Ashim dan Abdah dari Zirr bin Hubaisy ia berkata, Aku pernya bertanya kepada 
Ubbay bin Ka'ab mengenai Al Mu'awwidzatain, maka ia pun menjawab: Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku pun memperoleh jawaban. Maka aku 
pun berkata, "Kalau begitu, kami akan mengatakan sebagaimana apa yang telah dikatakan 
oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Perkataan Ibnu Abbas "Maksud 'waswas' adalah, 


9 Z 159 - 02 علد - و ده رم م و‎ 0010 159, 
حدنتاعاءم‎ PRA EA Lg AN KA ASA AE A Mn aa 
2 وا‎ AE 2 رر‎ AP و‎ TEE رار‎ D 
A فول گماقال رسو لاو‎ ENTA ANANE EENEN 
4 0 


4595. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah menceritakan kepada kami Abdah bin Abu Lubabah dari Zirr bin Hubaisy -dalam 
riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ashim dari Zirr ia berkata: Aku bertanya 
kepada Ubbay bin Ka'ab, aku katakan, "Wahai Abu Mundzir, sesungguhnya saudaramu Ibnu 
Mas'ud mengatakan seperti ini dan itu." Maka Ubbay pun berkata, "Aku pernah bertanya 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda padaku. Lalu 
dikatakanlah padaku, maka aku pun berkata, 'Akan tetapi, kami akan mengatakan 
sebagaimana apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


Kitab: Keutamaan Al Our'an 


Bab: Bagimana turunnya wahyu? Dan apa yang pertama kali diturunkan? 


NA GI NE 3 Kg MA مُوسَى عَنْسَيْبَانَعَنيَحَيَى عن أبي‎ 2 AA ANAA 


3G 


Kibs A EREE MR PAT AZAN G 


4596. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Syaiban dari Yahya dari 
Abu Salamah ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Aisyah dan Ibnu Abbas radliallahu 
'anhum, keduanya berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiam diri di Makkah selama 
sepuluh tahun, dan Al Qur`an diturunkan kepada beliau. Sementara di Madinah adalah juga 
sepuluh tahun. 


A 


GENG Japa EL قال سَيعْت أي عَنا ي عَفَمَا قال‎ Zabaa ASN سی‎ PA SAS 
Wana Ía gl SANA a, SIA صَل‎ 


« KAL 


aan مي‎ PAN EL an dan semak an 5 


q~ 


Nga EREET A E AS IÉ 4 PERE 


35 
4597. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir ia berkata; Aku mendengar bapakku dari Abu Utsman ia berkata, Telah diberitakan 
kepadaku, bahwa Jibril mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sementara di sisi beliau 
ada Ummu Salamah. Maka Jibril pun berbincang-bincang. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya kepada Ummu Salamah: "Siapakah ini?" la menjawab, "Ini adalah 
Dihyah." Setelah beranjak, Ummu Salamah berkata, "Demi Allah, tidaklah aku menduganya 
bahwa ia adalah Jibril, hingga aku mendengar Khuthbah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
yang menyampaikan berita tentang Jibril." Atau sebagaimana yang dikatakan Abu Utsman. 
Aku bertanya kepada Abu Utsman, "Dari mana Anda mendengar hadits ini?" la menjawab, 
"Dari Usamah bin Zaid." 


GANG gag bê aé ês AAN a abas ANIS سف‎ gag BE SS 
Ea NGNE) SISA a LAN SAN ام مام ن‎ EA صل‎ 
KA PSA ASN SIS Ara 1-3 

4598. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 


Al Laits Telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Magburi dari bapaknya dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang 


Nabi pun kecuali telah diberi keistimewaan-keistimewaan khusus yang tidak diberikan 
kepada manusia lainnya sehingga orang-orang beriman padanya. Dan ada pun yang 
diberikan padaku adalah wahyu yang Allah turunkan kepadaku. Maka aku berharap, bahwa 
adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat." 


Ne ea ودرا كه‎ A عد‎ 


MAN AH‏ رضي ETS‏ َل TA LE bea) yn‏ الو يقب 
وَكَاتِه au D haz PI KUN,‏ 


4599. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Muhammad Telah menceritakan kepada 
kami Ya'gub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami bapakku dari Shalih bin Kaisan 
dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radliallahu "anhu, 
bahwa Allah telah menurunkan wahyu secara berturut-turut kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sebelum wafatnya, setelah turunnya wahyu sempurnya, maka wafatlah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 


SER IL SN 5 MR كَالَتَعِعَثُ‎ aa ANE E 


ra 
ba Re 2 4 


AYI SN DALA SAN Ma Pant pin 
BEI PA pa JANG LAN Ja) 


4600. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al Aswad bin Oais ia berkata, Aku mendengar Jundub berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah jatuh sakit hingga beliau tidak bisa bangun selama sehari atau dua 
hari, maka seorang wanita pun datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, 
tidaklah aku melihat syetanmu itu, kecuali ia telah meninggalkanmu." Maka Allah 'azza 
wajalla menurunkan ayat: "WADLDLUHAA WALLAILI IDZAA SAJAA MAA WADDA'AKA 
RABBUKA WAMAA OALAA (Demi waktu Dluha. Dan demi waktu malam ketika tiba. 
Sesungguhnya Tuhan-mu tidaklah meninggalkanmu). (AS. Adhdhuha 1-3). 


Bab: Al-Our'an turun dengan bahasa Ouraisy dan Arab 


RE Sa SAK daa‏ يو KAS ga NGANG BEN‏ ردنر انت 


ر 


Gw Si ANN SI RE IE SKN KE solais 


eg 


2 


YES Cal sasaka SA‏ ها بلسان 


Pd 


4601. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Telah menceritakan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri Dan Telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik ia berkata: Utsman 
memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, Sa'id bin Al 'Ash, Abdullah bin Zubair dan 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam untuk menyalin Al Qur'an ke dalam Mushaf 


(pembukuan Alguran). Dan Utsman berkata pada mereka, "Jika kalian berselisih dengan Zaid 
dalam masalah bahasa Arab Al Qur'an, maka tulislah berdasarkan lisannya bangsa Quraisy, 
sebab Al Qur'an dengan bahasa mereka." Maka mereka pun melakukannya. 


“5 


MS 2 2 هر وم و وم 2 واه‎ S دعو كلم اك ر‎ 
NG AN dan SE AA A mo 


4 ر‎ Ga 2 A 2913 Ai s ره > ر رو‎ > PAP 
ایر سول اله صلی الله‎ SSI ا ا يقل ديقو‎ OR AJE Us gas 


A 


Ge 


JAE Bae DA ala yaa DIAN 
J5 5657 SAS قَقَالَيَارَ سول الله‎ alan مح‎ w > zA ENE EES وَمَعَهُ ناس م‎ ANA vii 


7 3 # 


UG 


SI atm کک‎ 


- P 5 - 


de Eta sebaa ka sa f ZVER Pa alas RAS KAN weh ار‎ 


٠٥سا‎ 


2 


SANG PALI bagas FEF BANENE asss 
Saig Ia lagt Je لقي ءَ بول‎ PAS AAN ,£ KAN 
حَجَكَ‎ GEA BAE NGNE Mn 


4602. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami 
Hamam Telah menceritakan kepada kami 'Atha' sementara Musaddad berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij ia berkata, Telah mengabarkan 
kepadaku 'Ahta' ia berkata: Telah mengabarkan Shafwan bin Ya'la bin Umayyah bahwa 
Ya'laa berkata; Duh sekiranya aku dapat melihat gelagat Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam ketika wahyu diturunkan pada beliau. Maka ketika Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
berada di Ji'ranah, beliau bernaung di bawah kain yang beliau kenakan dan beliau ditemani 
oleh beberapa orang sahabatnya. Tiba-tiba beliau didatangi oleh seseorang yang telah 
mengenakan wewangian. Laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimakah pendapat 
Anda terhadap seorang laki-laki yang melakukan ihram dengan mengenakan Jubah setelah 
melumurinya dengan wewangian." Sesaat kemudian, datanglah Ya'la, lalu ia pun 
memasukkan kepalanya, ternyata ia mendapati wajah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
yang telah memerah. Keadaan itu berlangsung sesaat, lalu kembali seperti semula. 
Kemudian beliau bertanya: "Manakah orang yang tadi bertanya kepadaku tentang Umrah?" 
Maka laki-laki itu pun dicari dan dihadapkan pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka 
beliau pun bersabda: "Mengenai wewangiat yang masih melekat pada tubuhmu, maka 
cucilah sebanyak tiga kali, sedangkan jubah itu lepaskanlah. Lakukanlah pada umrahmu 
sebagaimana apa kamu lakukan pada ibadah hajimu." 


Bab: Pengumpulan Al-Our'an 


BASA AN AS ina AAN ig AAS 
MISS ALAN saa a SAWAH ابت رضي‎ 


A 


SENI Ti naa BESI LI Pera. 2 


T 


Z 1 6 Z DE A 2 2 ەر ر د‎ PA 
ie رَآنِوَإِيْ‎ iya a BL gadhe ALAN محر‎ 
را ا‎ 1187 GN NG LA AK و ر ور و و ر و و رر‎ A ع > ممع‎ 
اله حير فلم يَرَلَ عمَرُْ‎ JAN as Nk AN Je NI aaa 
SEL Gg ai PE e ASN 
١ P ۇر کے‎ 4 
51 TANG ka sas Ara الله‎ SI NG NANG D 
LAE ف يِدِمِنَ جع‎ AW JÊNG لفون قل جَبَلِمِنَالْحِبَالِمَا‎ JA PAKE 
SAB AI SAB SAN 3 قال هو‎ ala pal na رشو ل الله صل ال‎ sajak; DEA pai 


LA 
- 


KAN NELLA رضي‎ ts SENANG PENA A 
ري‎ 


سس 


Na AI‏ نلان 
BN SAI Se eni yad SAI ny‏ 
MANG Se PAN CE SK AAN‏ عْمَرَ iga jaki Tee PN‏ عْمَرَ D3‏ 


ر 32 
. 


4603. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isa'il dari Ibrahim bin Sa'd Telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaid bin As Sabbag bahwa Zaid bin Tsabit 
radliallahu 'anhu, ia berkata: Abu Bakar mengirim para korban perang Yamamah kepadaku, 
dan ternyata Umar bin Al Khaththab ada di sisinya. Abu Bakar radliallahu 'anhu berkata, 
"Sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, 'Mayoritas korban perang Yamamah 
adalah para penghafal Al Qur'an. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al Qur'an, maka aku 
khawatir sebagian besar Al Our'an juga akan hilang. Maka aku berpendapat, sebaiknya Anda 
segera memerintahkan guna melakukan dokumentasi alguran.' Maka aku pun bertanya 
kepada Umar, 'Bagaimana kamu akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? ' Umar menjawab, 'Perkara ini, demi Allah adalah ide 
yang baik.' Umar selalu membujukku hingga Allah memberikan kelapangan dadaku, dan 
akhirnya aku sependapat dengan Umar." Zaid berkata: Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya 
kamu adalah seorang pemuda yang cerdas, kami sama sekali tidak curiga sedikit pun 
padamu. Dan sungguh, kamulah yang telah menulis wahyu untuk Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Karena itu, telusurilah Al Qur'an dan kumpulkanlah." Zaid berkata, "Demi 
Allah, sekiranya mereka memerintahkanku untuk memindahkan gunung, niscaya hal itu 
tidaklah lebih berat daripada apa yang mereka perintahkan padaku, yakni dokumentasi 
alguran." Zaid bertanya, "Bagaimana kalian melakukan sesuatu yang belum pernah 
dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" la menjawab, "Demi Allah, itu adalah 
kebaikan." Abu Bakar terus membujukku, hinnga Allah pun memberikan kelapangan dadaku, 
sebagaimana Abu Bakar dan Umar radliallahu 'anhuma. Maka aku pun mulai menelusuri Al 
Qur'an, mengumpulkannya dari tulang-tulang, kulit-kulit dan dari hafalan para Qari'. Dan 
akhirnya aku pun mendapatkan bagian akhir dari surat At Taubah bersama Abu Khuzaimah 
Al Anshari, yang aku tidak mendapatkannya pada seorang pun selainnya. Yakni ayat: 
'Sungguh, telah datang pada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri, yang sangat berat 


olehnya kesulitan yang menimpa kalian.."" hingga akhir surat Al Bara ah. Lembaran-lembaran 
Al Qur'an itu pun tetap tersimpan pada Abu Bakar hingga Allah mewafatkannya. Kemudian 
beralih kepada Umar semasa hidupnya, lalu berpindah lagi ke tangan Hafshah binti Umar 
radliallahu "anhu. 


0 Wa 
Vs ga ga SS 


A 


GEA AI BASIS A Agoes! AA Sisa 2 


A 


Pa LA 


Sai BOSAN YEN يُعَازِي آَهْلَ الشَّأَمِفَتَحَإِرْمِينِيَةَوَأَدْرَبِيِجَانَمَعَ‎ a 
A, 
SWA EN gan NISN ARI Sona PAN MS KENA SA AN 


rah 


Papa KA 74 22 JA 5 > ff 2 2 Tia 7A Ta P -i 5 sA‏ . وه 
AN‏ دِوَّالنْصَارَى فَأرَسَلعَثْمَانَإِلى حَفْصَه أن ار سل UI‏ بالصحف Un pê baa) aa‏ 


Lot A27 و و ا کر‎ EET wat ور ووم‎ Pd 2 م ل‎ P1 


MANG A? و‎ 2 A 2. سر بير‎ SEA ور ور‎ 
(TN a AN Jah IBU EA LAN بن همام قَنَسَخُوهَافي‎ JENG ga ال‎ 


Apa ALA ANY ya AA‏ آنْقَا كتوه بلسان قر PA JASA‏ اح 


Z 


os -22 PR 154 PAT dl TA AN KAS EN - AH TA ZM A SS 
AS ABG وَمُصَحَفٍ أن‎ lake Gi ANA pal ANA 


z 1 £ AL f 9 A 
SA BAN Sta APA ارجئ رربو ای يکاټ لذت‎ 
Pd Z pa 


ra 


EN 


AA PA جَدَنَاهَامَعَ‎ ANANG NG يه‎ Ma gada NN TN Pa rara 
رتاف الْمُضَحَفِ‎ gen Mist (4 ea SLS a A 


4604. Telah menceritakan kepada kami Musa Telah menceritakan kepada kami Ibrahim 
Telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab bahwasanya Anas bin Malik telah 
menceritakan kepadanya, bahwasanya; Hudzaifah bin Al Yamani datang kepada Utsman 
setelah sebelumnya memerangi Ahlus Syam yakni pada saat penaklukan Armenia dan 
Azerbaijan bersama penduduk Irak. Dan ternyata perselisihan mereka dalam Qira'ah 
mengejutkan Hudzaifah. Maka Hudzaifah pun berkata kepada Utsman, "Rangkullah ummat 
ini sebelum mereka berselisih tentang Al Qur'an sebagaimana perselisihan yang telah terjadi 
pada kaum Yahudi dan Nasrani." Akhirnya, Utsman mengirim surat kepada Hafshah yang 
berisikan, "Tolong, kirimkanlah lembaran alquran kepada kami, agar kami dapat segera 
menyalinnya ke dalam lembaran yang lain, lalu kami akan segera mengembalikannya pada 
Anda." Maka Hafshah pun mengirimkannya kepada Utsman. Lalu Utsman memerintahkan 
kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al Ash dan Abdurrahman bin Al Harits 
bin Hisyam, sehingga mereka pun menyalinnya ke dalam lembaran shuhuf yang lain. Utsman 
berkata kepada tiga orang Quraisy dari mereka, "Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Tsabit 
terkait dengan Al Qur'an, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab Al Qur'an turun 
dengan bahasa mereka." Kemudian mereka mengindahkan perintah itu hingga penyalinan 
selesai dan Utsman pun mengembalikannya ke Hafshah. Setelah itu, Utsman mengirimkan 
sejumlah Shuhuf yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin, dan 


memerintahkan untuk membakar Al Our'an yang terdapat pada selain Shuhuf tersebut. Ibnu 
Syihab berkata: Kharijah bin Zaid telah mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Zaid bin 
Tsabit berkata, "Kami kehilangan satu ayat dari surat Al Ahzab saat kami menyalinnya, yang 
sungguh aku telah mendengarnya langsung dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam saat 
beliau membacanya. Lalu kami pun mencarinya, dan ternyata kami menemukannya pada 
Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari. Yakni ayat, "MINAL MUKMINIINA RIJAALUN SHADAOUU 
MAA 'AAHADUU ALLAAHA 'ALAIHI." Maka kami pun menggabungkannya di dalam mushhaf. 


Bab: Sekretaris Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam 


BAHAS NAS FLAEN EEA‏ وَريَدَبنَتَابِتِكَالَ 


SERA LA الو صل‎ E DUKA SS AU) Jai 
MARA ea ea كتقث عَئى‎ KET AN 


11 Cd EA 426 sg% اس‎ > AN apa 
ل آخره‎ bala يز‎ ii yag سو‎ 2 Abadi غيره‎ 


4605. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus Telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab bahwa Ibnu As Sabbag 
berkata: Zaid bin Tsabit berkata, Abu Bakar pernah mengutus seseorang padaku seraya 
mengatakan, "Sesungguhnya, kamulah yang pernah menulis wahyu untuk Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Karena itu, telusurilah Al Ouran." Maka aku pun segera 
menelusurinya, hingga aku mendapati akhir dari surat At Taubah, yakni dua ayat bersama 
Abu Khuzaimah Al Anshari, yang aku tidak mendapatkannya pada seorang pun selainnya. 
Yakni, "LAOAD JAA'AKUM RASUULUM MIN ANFUSIKUM 'AZIIZUN 'ALAIHI MAA 'ANITTUM.." 
Hingga akhir ayat. 


SEN BAIT AN BEA نَأ‎ Ja Ala ال ن مو سی‎ Sis 
عُلِيرَيْدًا‎ Ika sal HAA Jana (وَالْمُجَاهِدُونَفي‎ (ora PAN she 


2 


aelig ga) ا ثب‎ JEANS اٽڪتف و‎ ji H2 Ns Ae Ubi 


A 


NGANG AT ENG SA AA Jai i 
Jaw BO SAMAN SAN PSN AKA pad» A 
SAE AN 


4606. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Isra'il dari Abu Ishag dari Al 
Baraa ia berkata, Ketika turunnya ayat, "LAA YASTAWIL QAA'IDUUNA MINAL MUKMINIINA 
WAL MUJAAHIDUUNA FI SABIILILLAH (Tidaklah sama antara orang-orang yang duduk dari 
kaum mukminin dengan para Mujahid yang berjuang di jalan Allah)." Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Panggilkanlah Zaid bin Tsabit, dan hendaklah ia membawa alat 
tulis dan tinta serta tulang." Kemudian beliau bersabda: "Tuliskanlah: 'LAA YASTAWIL 
OAAIDUUNA...'" Sementara saat itu, pas di belakang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


ada Amru bin Ummu Maktum Al A'ma, ia berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang mau Anda 
perintahkan kepadaku? Aku adalah seorang yang buta tak bisa melihat." Maka turunlah ayat: 
"LAA YASTAWIL OAA'IDUUNA MINAL MUKMINIINA WAL MUJAAHIDUUNA FI SABIILILLAH 
GHAIRA ULIDL DLARARA (Tidaklah sama antara orang-orang yang duduk dari kaum 
mukminin dengan para Mujahid yang berjuang di jalan Allah, kecuali bagi yang memiliki 
udzur yang syari"). (OS. Annisa': 95). 


Bab: Allah menurunkan Al-Our'an dengan tujuh logat 


BANG BAL SET Li SAE pke ARE A 
Z Raz F KEN ر‎ kaza عه لدوم و و ور‎ 6 ۶ 
GI Side AIA صل‎ ANG gen SASARAN الله‎ ee ea SAN ARE aa 


و 06 

SEAT يدن حَنَّى‎ SIN BENING SSS جر یل عل‎ 
4607. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ugail dari Ibnu Syihab ia berkata: 
Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bahwa Abdullah bin Abbas radliallahu 'anhuma 
telah menceritakan kepadanya bahwa, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Jibril telah membacakan padaku dengan satu dialek, maka aku pun kembali kepadanya 
untuk meminta agar ditambahkan, begitu berulang-ulang hingga berakhirlah dengan Sab'atu 

Ahruf (Tujuh dialek yang berbeda)." 


BALAS BAL NE AAA mb KANA A‏ غوبن 


Ja NAN EA MEA Bring, Hok NGÊS Sean P 


BIKE kasa : َةَالْفْرَكَانِفي حَيَاةَرَسُو لالصلا‎ PA Isa nd asi 
2 Ana MAU AN AN ا‎ Au SEFT NA Gi salasa ga) 


ASI K NAMA AN i A Sm KANA ات‎ PEN 
kolisi nak NYAN > ول اناغو أ وفك‎ skái 
A s 2 ار و‎ 

KABEL ARAH a AN KAA TA 
Mn بوعل رياف‎ : re siks ES Selera پو‎ 


2 2 Jar A e 1 
KATANYA, ON Asa KANAN AJ ask Kas AA due 
Pa sad IN Sg DT Ta an ia Ba LABA 5 AMT. 
JAN JA AMS AL daun BG 


Pd pa 


1 


Pa Ia R ّا‎ 
3 لني‎ sela) > 2 


Ka SA San E 


4608. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata; 


Telah menceritakan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Al Miswar bin Makhzamah dan 
Abdurrahman bin Abd Al Qari’ keduanya menceritakan kepadanya bahwa keduanya 
mendengar Umar bin Al Khaththab berkata, "Aku pernah mendengar Hisyam bin Hakim bin 
Hizam sedang membaca surat Al Furgan di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku 
pun mendengarkan bacaannya dengan seksama. Maka, ternyata ia membacakan dengan 
huruf yang banyak yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam belum pernah 
membacakannya seperti itu padaku. Maka aku hampir saja mencekiknya saat shalat, namun 
aku pun bersabar menunggu sampai ia selesai salam. Setelah itu, aku langsung meninting 
lengan bajunya seraya bertanya, "Siapa yang membacakan surat ini yang telah aku dengan 
ini kepadamu?" la menjawab, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang telah 
membacakannya padaku." Aku katakan, "Kamu telah berdusta. Sesungguhnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam telah membacakannya padaku, namun tidak sebagaimana apa 
yang engkau baca." Maka aku pun segera menuntunnya untuk menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Selanjutnya, kukatakan kepada beliau, "Sesungguhnya aku 
mendengar orang ini membaca surat Al Furgan dengan huruf (dialek bacaan) yang belum 
pernah Anda bacakan kepadaku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: 
"Bacalah wahai Hisyam." Lalu ia pun membaca dengan bacaan yang telah aku dengar 
sebelumnya. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Begitulah ia 
diturunkan." Kemudian beliau bersabda: "Bacalah wahai Umar." Maka aku pun membaca 
dengan bacaan sebagaimana yang dibacakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
kepadaku. Setelah itu, beliau bersabda: "Seperti itulah surat itu diturunkan. Sesungguhnya Al 
Our'an ini diturunkan dengan tujuh huruf (tujuh dialek bacaan). Maka bacalah ia, sesuai 
dengan dialek bacaan yang kalian bisa." 


Bab: Pembukuan Al-Our'an 


[A A < م ررض‎ AA وه‎ 


» 3d LP AK -2% 2 LAI K 2 
Ha p GA JW, ME Pria يوس ف‎ ABS مُوسَى‎ Ham Aas 
02 02 م‎ 2 Z, 


KA اذجائهَاع او فقا“ ف حر‎ a من‎ PL AM aa 
ma AN عند عاي شة آم المۇ مني ن رضي الله عاذ جَاءهاع قي فقال آي‎ GL ب قال‎ 


A 


- 
(ni 
— 


و AA‏ الم ل 5 ta‏ و سرس عراس 2 سر ر GA‏ ا A‏ 
333 2 قال SAS ga Jonan PINTU‏ قات لم KAT AN IE‏ 


2 
عل راي ب 


BSI RI PUN IS RAI Laa ES AL‏ ا 
SV BI NITA AISI EN SANAN) SU ga‏ 
KING SL SINIS IIA 1 EV JI gahi‏ 

4 1 A 


LAN ENAK SAN sah 5 AAN CAME) selasa: 2 NYA 


LA 


7 
GA ر‎ A16 
sasa ES SiL 
8 2J 


PENTAS Erin 
4609. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata; Dan 
Telah mengabarkan kepadaku Yusuf bin Mahik ia berkata: Suatu ketika, aku berada di 
tempat Aisyah Ummul Mukminin radliallahu 'anha, tiba-tiba seorang dari Irak menemuinya 
seraya berkata, "Kain kafan yang bagaimanakah yang lebih baik?" Aisyah menjawab, "Huss 


kamu, apakah yang menimpamu?" laki-laki itu berkata, "Wahai Ummul Mukminin, 
tunjukkanlah Mushhaf Anda padaku." Aisyah bertanya, "Untuk apa?" la menjawab, "Agar 
aku dapat menyusunnya. Sebab, Al Our'an itu dibaca secara tidak tersusun." Aisyah berkata, 
"Lalu apa yang menghalangimu untuk membaca bagian apa saja darinya. Sesungguhnya yang 
pertama-tama kali turun darinya adalah surat Al Mufashshal yang di dalamnya disebutkan 
tentang surga dan neraka. Dan ketika manusia telah condong ke Islam, maka turunlah 
kemudian ayat-ayat tentang halal dan haram. Sekiranya yang pertama kali turun adalah ayat, 
'Janganlah kalian minum khamer.' Niscaya mereka akan mengatakan, 'Sekali-kali kami tidak 
akan bisa meninggalkan khamer selama-lamanya.' Dan sekiranya juga yang pertamakali 
turun adalah ayat, "Janganlah kalian berzina..' niscaya mereka akan berkomentar, 'Kami 
tidak akan meniggalkan zina selama-lamanya.' Ayat yang diturunkan kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam di Makkah yang pada saat itu aku masih anak-anak adalah: 'BAL 
AS SAA'ATU MAU'IDUHUM WAS SAA'ATU ADHAA WA AMARR.(OS. Algamar 46).' Dan 
tidaklah surat Al Bagarah dan An Nisa' kecuali aku berada di sisi beliau." Akhirnya, Aisyah 
mengeluarkan Mushhaf dan mendiktekan kepada orang Irak itu beberapa surat. 


4 


A 3222 A9 7 2 27 2? P lor تير‎ ١ LAS » Z, LEs Ca م کے کے و‎ 


0 s2. AG يم‎ No كوي‎ MRING ngan a NT 5 لوزن‎ A 
GWIJI NEN نبِيَاء‎ a ga peng A Pan 


4610. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Abu Ishaq ia berkata, Aku mendengar Abdurrahman bin Yazid bin Qais Aku mendengar Ibnu 
Mas'ud berkata terkait dengan surat Bani Isra'il, Al Kahfi Maryam, Thaaha dan Al Anbiya', 
"Sesungguhnya itu semua adalah dari surat-surat pertama yang diturunkan, dan semuanya 
pernah saya baca semenjak dahulu." 


w IE فض‎ EA SA Ken AA 
بن عازب رصي سبح‎ r kala ar بوالوليد‎ 


aaa EN ELANG IS EOS SN 
4611. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
Telah memberitakan kepada kami Abu Ishaq bahwa ia mendengar Al Bara bin Azib 


radliallahu 'anhu, ia berkata; Aku mempelajari surat, "SABBIHISMA RABBIKAL A'LAA.." 
sebelum kedatangan Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


374 GA 
& 


NG الت‎ Aa ESA SG EENE Bera Per Kea 


4 5 ر A Pa‏ و ور PP 2 wA 2,2 22 A‏ 3 2 ور او 
س 2- ساو و (PA KO I, AR PA GR 0 e sr NA‏ ا ےر ے ANA KALI NG‏ ر 


A 


A 2 
Lan ل كيج‎ 


Nelly T 22 اه‎ . KLI CAN ادير رك مكيب‎ gE ل‎ 1 
PEN آ خر هن الحو‎ a gata AN SE عل‎ Jahal SEa ya 9 ine JUS علقمة‎ 
A ر ص سم سام‎ 00 
Sak ينس‎ EA 


4612. Telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Syagig ia 
berkata: Abdullah berkata, "Aku mempelajari An Nazhaa 'ir, yang mana Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam biasa membacanya dua-dua dalam setiap raka'at." Kemudian Abdullah 
berdiri, dan 'Algamah ikut masuk bersamanya. Setelah itu, 'Alyamah keluar, maka kami pun 


bertanya padanya. 'Algamah berkata, "Yaitu dua puluh surat yakni, dari awal Al Mufashshal - 
menurut Ibnu Mas'ud- sedangkan yang paling terakhir darinya adalah Al Hawaamiim, 
Haa miim, Ad Dukhkhaan dan 'Amma Yatasaa aluun." 


Bab: Jibril membacakan Al-Our'an kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


PENGEN SAE RN AAA AB PSS عه‎ S3 AI SAS 


FBS AN HA ANA SA ALE رضي‎ 


IM 


AI عَلَيرَسُو‎ Jp SA Sa IA PEN Ja pan Nas 
ia gala NA (3 Ja Anak BEST AN a sala 


4613. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Oaza'ah Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang yang paling ringan 
untuk berbuat kebaikan. Dan paling dermawan lagi pada bulan Ramadlan. Sebab, Jibril 
menemuinya pada setiap malam dalam bulan Ramadlan hingga ia berbaring sementara 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memperdengarkan bacaan Al Our 'annya. Maka di saat 
Jibril menemuinya, pada saat itu pulalah beliau menjadi orang yang lebih cepat berbuat 
kebaikan bahkan melebihi cepatnya angin yang berhembus. 


Je Pia a 5a دكا ال‎ 


BA ge jane AR AMS S1 Aa : EA Jaga‏ فيد و گان 
jae KN IE OS‏ ينف BIAN‏ 


4614. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid Telah menceritakan kepada kami 
Abu Bakr dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata: "Biasa Jibril 
mengecek bacaan Al Our'an Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sekali pada setiap tahunnya. 
Namun pada tahun wafatnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, Jibril melakukannya dua 
kali. Dan beliau Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beri'tikaf sepuluh hari pada setiap 
tahunnya. Sedangkan pada tahun wafatnya, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari." 


Bab: Ahli Al-Qur'an dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


Sa PARA او‎ pa Aa EN An AH 3 Jaka (ha 


و 


DA DA JAN ga) gi KAH Ei a KAA PC, AAA Bip Mehra 227 A 


4615. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Amru dari Ibrahim dari Masruq bahwasanya; Abdullah bin Amru menyebut 
Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, "Aku senantiasa mencintainya. Aku mendengar Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Ambillah Al Qur'an itu dari empat orang. Yaitu dari, 
Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'adz bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab.'" 


ار ي A‏ 


E E EE EE EE Ee 


BAS KAA ISA رسو‎ iya SAI سمو و قالۇ‎ 


4 كو 


LH GAS بحو‎ GG NGA Uu nali la yaa g AN ana SEA 


272A 


PARANE Ek BIUS gas ka NG 


4616. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami 
Syaqiq bin Salamah ia berkata; Abdullah bin Mas'ud menyampaikan khuthbah kepada kami, 
ia berkata, "Aku telah mendapatkan dari bibir Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sebanyak tujuh puluh lebih surat. Dan demi Allah, para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pun telah mengetahui bahwa aku adalah orang yang paham mengenai kitabullah, 
namun aku bukanlah orang yang terbaik di antara mereka." Syaqiq berkata, "Suatu ketika 
aku duduk di suatu Halaqah, lalu aku pun mendengar apa yang mereka katakan. Dan aku 
tidak mendapati seorang pun yang membantahnya. 


Z a ور‎ CENTS 2 E a 1223 22834777? JAS NA Ka 


ala AE SAN أت عى رَسُو‎ AE Asa PERE TE 


NG AN ES A A Pe AKAN E 


4617. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Algamah ia berkata; Suatu ketika, kami berada di 
Himsh, lalu Ibnu Mas'ud membaca surat Yusuf. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Bacaan 
surat ini diturunkan tidaklah seperti itu." Ibnu Mas'ud berkata, "Aku telah membacanya di 
hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: 'Bacaanmu adalah 
benar." Dan ternyata Ibnu Mas'ud mendapatkan bau khamer dari mulut laki-laki itu, maka ia 
pun langsung berkata, "Apakah kamu akan menggabungkan antara pendustaan atas Allah 
dan meminum khamer." Setelah itu, ia pun menegakkan hukuman padanya. 


IM 


0 و‎ ASUS 2 2 7 2 AS A و‎ 5 5 2 
BE IBI a aé patse 9 JAENA SAS yak ya ARA 
4 - Pd A م‎ gh A 1 


PIN ea AAA ÁS gan; AE SN LA‏ ايدين 


کتاب الله إلا أ 


LA 


ES AKAA ja SALA i Piare 


4618. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami 
Muslim dari Masruq ia berkata, Abdullah radliallahu "anhu berkata, "Demi Allah Yang tidak 


ada Ilah selain-Nya. Tidaklah satu surat pun yang diturunkan dari Kitabullah, kecuali saya 
tahu, di mana surat itu diturunkan. Dan tidak ada satu ayat pun dari Kitabullah kecuali tahu, 
kepada siapa ayat itu diturunkan. Sekiranya aku tahu, ada orang yang lebih tahu tentang 
Kitabullah dan tempatnya bisa ditempuh oleh Unta, maka niscaya aku akan berangkat 
menemuinya." 


2 
20 SANG 


CARE Ge MIL KA KALEN ESA A Jaka SAI 


seng 


KG SAS ا‎ 00 pi 


Meri iss ا‎ 1900625253 
4619. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar Telah menceritakan kepada kami 
Hammam Telah menceritakan kepada kami Oatadah ia berkata: Aku bertanya kepada Anas 
bin Malik radliallahu "anhu, "Siapakah yang mengumpulkan Al Qur`an pada masa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Ada empat orang dan semuanya dari kaum 
Anshar. Yaitu, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit dan Abu Zaid." Hadits ini 
diperkuat oleh Al Fadllu dari Husain bin Wagid dari Tsumamah dari Anas. 


- AA A وري‎ 2 


4 LAN Pa و‎ 7 FG au » Dig ر ر‎ aé E ر ار‎ 
JMG ثْمَامَهَعَنَ أذين بن‎ PN قَالّحَدَدْنِي ثاب‎ MEA AG US ANE YA ANA SS 


A PG 7 0 مومه‎ 7 
REENE pa بُوَالدَرَدَاءِوَ‎ San م يَجُمَعٌ القرَآنَغَيرأ‎ T 


233135 ةوقالو‎ Asa 


A 


4620. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Al Mutsanna ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Tsabit Al Bunani dan 
Tsumamah dari Anas bin Malik ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat, sementara 
beliau belum mengumpulkan Al Qur`an kecuali oleh empat orang, yaitu Abu Darda`, Mu'adz 
bin Jabal, Zaid bin Tsabit dan Abu Zaid. la berkata; Dan kami akan mewarisinya. 


دكا NG SAMA‏ اق كا بشي AEE‏ ع o‏ أي Ker‏ 


HA‏ زه 


A NA 


LA 


AN صل‎ NI) PE AN uas Tea ا يقرو تاو‎ RE NGGAE 


Ga Jl oo 4 دسج من : من اة ا‎ LM قال العا‎ dah ANG [عَلَيَهوَسَلَّم‎ 
4621. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadlil Telah mengabarkan kepada 
kami Yahya dari Sufyan dari Habib bin Abu Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia 
berkata, Umar berkata, "Orang yang paling baik bacaannya di antara kita adalah Ubbay, dan 
kita akan meninggalkan Oira'ah Ubay." Maka Ubay pun berkata, "Aku telah mengambilnya 
langsung dari bibir Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena itu aku tidak akan 
meninggalkannya lantaran karena suatu masalah. Allah Ta'ala berfirman: "MAA NANSAKH 
MIN 'AAYATIN AW NUNSIKHA NATI BIKHAIR MINHAA AW MITSLIHAA (Tidaklah kami 
menghapus suatu ayat pun, atau ayat itu dihapus, kecuali kami akan menggantinya dengan 

yang lebih baik darinya atau semisalnya). (AS. Albagarah 106).'" 


Bab: Keutamaan al Fatihah 


r 


حَد at A ANNA AA A KAKA AN Pap BA KE AA‏ عبد عَبَدالَ خمَرِعَنَ 


me F ee ل‎ A PA AL 
EITEN at NJEH عل‎ 1 E Nan 


gA 


Ra LA 2 Z ANG PANAS A LN TA KIG Pe Aos لے رار و 2 ات‎ 
Pa 2 7 و لله 2 لله‎ (IA ٠ م 1 الله‎ 


PRA gxr 2 و‎ Tx - A? KI Ka $ 
DI if تخر‎ 1. As ska TOL 
2 < Gg A 23 يي ل‎ 


D SA A WA w قا ر‎ ٦ اء‎ y se ل لام موص‎ 2 No DNA 5 
MENANAM BIT A23 Pb N KAEN BI As 


“ 


A í 23 »— Aa 
أوتيتة‎ SAVE ANG 


4622. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Telah menceritakan kepadaku 
Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin Ashim dari Abu Sa'id Al Mu'alla ia berkata: Suatu 
ketika aku sedang shalat, tiba-tiba Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam memanggilku 
namun aku tidak menjawab panggilannya. Seusai shalat, aku berkata kepada beliau, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya tadi aku sedang shalat." Beliau bersabda: "Bukankah Allah telah 
berfirman: 'Penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya bila ia mengajak kalian..'" 
kemudian beliau bersabda: "Maukah kamu aku ajari satu surat yang paling agung yang 
terdapat dalam Al Qur'an sebelum kamu keluar dari Masjid?" Lalu beliau memegang 
tanganku, dan ketika kami hendak keluar, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
Anda telah berkata, 'Sungguh, aku akan mengajarkan padamu suatu surat yang paling agung 
dari Al Qur'an.'" Beliau pun bersabda: "Yaitu: 'AL HAMDULILLAHI RABBIL 'AALAMIIN..' ia 
adalah As Sab'u Al Matsaanii dan Al Our'an yang agung yang telah diberikan kepadaku." 


J8) کک‎ Ss BEA BEN ANG حَدَدْنِي‎ 
SA 7 "s 


MS‏ لمَاقتَرَلتَاقَجَاءَتٌ جار Besi GA KO spa gd Ka SK‏ مٽ ڪر اق 
ص PI AA Pa Gt AL korz 2 ZA 4 Aj‏ 
ام مهار جل ما EES‏ بر قیفر A86‏ آَم ربقلاو ناء و AÉ‏ جع SSA‏ 


E ل ا سرف‎ n4 7 a و‎ CAI 33 
Us انأو‎ SAI SEN LEN ISL تخسن ر قي أو‎ 


RUN EM yang para Degan PELAN AN A ja AIA 


2 0 


E KA ANU pi Para E AT per اوَاصْرِبُوالِِسَموَقَالَأْبو‎ AB Aa 
KG 3 Al - 1: Mba 2 2م‎ ra, و‎ Ga 
یں عن ا ی سو دري ر‎ Te محمد بن سور ین حددتي معد بن‎ 


4623. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mtsanna Telah menceritakan kepada 
kami Wahb Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Muhammad dari Ma'bad dari Abu 
Sa'id Al Khudri ia berkata; Dalam perjalanan yang kami lakukan, kami singgah di suatu 
tempat, lalu datanglah seorang wanita dan berkata, "Sesungguhnya ada seorang kepala 
kampung sakit, sementara orang-orang kami sedang tiada. Apakah salah seorang dari kalian 


ada yang bisa merugyah?" Maka berdirilah seorang laki-laki yang kami sendiri tidak tahu 
bahwa ia bisa merugyah. la beranjak bersama wanita itu, lalu merugyah, dan ternyata yang 
dirugyah sembuh. Kemudian sang kepala kampung memerintahkan agar laki-laki itu diberi 
tiga puluh ekor kambing, dan kami pun diberinya minuman susu. Setelah pulang, kami 
bertanya padanya, "Apakah kamu memang seorang yang pandai merugyah?" Ia menjawab, 
"Tidak, dan tidaklah aku merugyahnya, kecuali dengan Ummul Kitab." Kami katakan, 
"Janganlah kalian berbuat apa-apa, hingga kita sampai kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam dan bertanya pada beliau." Ketika kami sampai di Madinah, kami pun menuturkan 
hal itu pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau bersabda: "Lalu siapa yang 
memberitahukannya, bahwa itu adalah rugyah. Bagikanlah kambing itu, dan aku juga diberi 
bagian." Abu Ma'mar berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits Telah 
menceritakan kepada kami Hisyam Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin 
Telah menceritakan kepadaku Ma'bad bin Sirin dari Sa'id Al Khudri dengan hadits ini. 


Bab: Keutamaan surat al Bagarah 


SS‏ مكدب gê E a ELANG KE‏ مَسْعُووِعَنَ 
SAE gal 0‏ بال يکين و SNI‏ حَدَكْتَاسْفْيَاُعَنَمَنْصُورٍ عَنْ 


2 


KAH HASSAN SISA رضي‎ 5 PANEN APE NNE Egal] 


A 


Paha PE AN 38 AEMT As ig ADA KEN AG 
كَاوِرَمَضَانَ‎ Sako ka pané لد‎ a ولا‎ A KE سِيرِينَعَ نأي هْرَيَرَدَرَضِيَ‎ 


Lê anas : GANEP Sai KAKAL ُو مِنَ الطّعام‎ KENA sjái 


Ts Pad‏ ف 


AAN TA AIA SAN NG CEANA pana A 


A 


ALIAS, هو‎ OANA 2. AN APA NU PEENE 


4624. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Abdurrahman dari Abu Mas'ud dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang membaca dua ayat.." Dan 
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 
Manshur dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid dari Abu Mas'ud radliallahu 'anhu ia 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang membaca dua ayat 
terakhir dari surat Al Bagarah pada suatu malam, niscaya kedua ayat itu akan 
mencukupinya." Utsmana bin Al Haitsam berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Auf dari 
Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam menugaskanku untuk menjaga harta zakat. Lalu pada suatu hari ada 
seseorang yang menyusup hendak mengambil makanan, maka aku pun menyergapnya 
seraya berkata, "Aku benar-benar akan menyerahkanmu kepada Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam.." lalu ia bercerita dan berkata, "Jika kamu hendak beranjak ke tempat tidur maka 
bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan syetan tidak akan 
mendekatimu hingga pagi." Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam pun bersabda: "la telah 


berkata benar padamu, padahal ia adalah pendusta. Si penyusup tadi sebenarnya adalah 
syetan." 


Bab: Keutamaan surat al Kahfi 


عو 


داع و د g NG HAN‏ ميحد كما بو إِسَحَاقَء EAR NI a‏ 


ye مه‎ 275 P 3 A 7 4 0 P 3; Z 25 Cena 
وجل‎ gan gg A halah A DN ma ل‎ ai S 
ANGGENG JEANS KEL pal صل‎ ad Aa فما‎ saa 
SL 


4625. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid Telah menceritakan kepada kami 
Zuhair Telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Al Barra’ bin 'Aazib ia berkata: 
Seorang laki-laki membaca surat Al Kahfi, sementara di sisinya terdapat seekor kuda yang 
terikat dengan dua tali, ternyata di atasnya terdapat kabut yang menaunginya. Kabut itu 
mendekat dan semakin mendekat sehingga membuat kudanya lari ingin beranjak. Ketika 
waktu pagi datang, laki-laki itu pun mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
menuturkan kejadian yang dialaminya, Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Itu 
adalah As Sakinah (ketenangan) yang turun karena Al Our'an." 


Bab: Keutamaan surat al Fath 


A LL 


TN Sasha nela nang SEA AJE Jaa SI CA‏ الله عليه عَكَيَهِوَسَلَّم گان 


A 


M 


Lea i ETNIE فا‎ A A ر اا‎ ae ho) SAR a Sg Am 

Kn LA, PAPAN‏ بساكم يجيه قال MAPAN‏ ىلالا 
يه 2 7 5 
يوسم تَلاتمَرَات powes SIKB‏ قال o A ERTILA -A‏ 


2 A و 2 2 م ?و‎ 2 T mai ng - 
شيت أن يکو ن‎ Laa SESI Ipa La KAS TA KEL CAM 33 AS mas 9 


Kama 


KU SAM NAN AN AN aa IG SAKE 30‏ قد PAN‏ رعا 


LA 
Ta 


A 3 ور‎ A 04 (Tas Af 4 4 
Ga NGA) | اسمس قر‎ aki GN Gb Ta 


4626. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata, Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya bahwasanya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
tengah berjalan dalam suatu safar yang dilakukannya. Lalu pada suatu malam, Umar bin Al 
Khaththab berjalan bersama beliau, lalu Umar bertanya tentang sesuatu, namun Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam tidak menjawabnya. Kemudian ia bertanya lagi, dan belum juga 
menjawabnya. Lalu bertanya lagi, tetapi tidak menjawabnya. Maka Umar pun berkata, 
"Alangkah merugilah kamu, kamu bertanya kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, 
namun semua itu tidak dihiraukannya." Kemudian Umar berkata: "Maka aku pun memacu 
Untau hingga berjalan di hadapan orang-orang, dan aku khawatir ayat Al Qur'an akan turun 


berkenaan denganku. Aku tak peduli lagi, bilamana aku mendengar teriakan suara yang 
memanggilku." Umar melanjutkan, "Sungguh, aku khawatir ayat Al Qur'an akan turun 
berkenaan denganku. Karena itu, aku segera mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu mengucapkan salam atasnya. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya, semalam telah 
turun satu surat padaku, dan surat itu lebih aku sukai, daripada terbitnya matahari.' Dan 
beliau pun membacakannya pada kami: ''NNAA FATAHNAA LAKA FATHAN MUBIINAA..'" (OS. 
Alfath) 


Bab: Keutamaan Oul Huwaallahu Ahad 


4 a pp 


NAS daane IR NE AE RE TON Aga عبد اله بن‎ SAS 


LA 
GAL 27 


da AAN a AP A5 Ta óig BENANG 
base AIA ss ak AE Sa Ne رسو ل اله‎ 
جنر نالك ين‎ ka ESE jasa AN SN PAS Dadang فيي‎ GANG 


ANAN عن‎ PA الو ی نأي‎ NG KANUNG AE Eat 
PASA ااا‎ sa PAN Jaa ya A SERBA STAIN, AN SE AS 


ek صل‎ LAN JEN SIS Sg Aa ر‎ YAE NAN 


4627. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'shah dari bapaknya dari 
Abu Sa'id Al Khudri bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang yang membaca surat: 
"QUL HUWALLAHU AHAD." dan orang itu selalu mengulang-ngulangnya. Di pagi harinya, 
maka laki-laki itu pun segera menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan 
mengadukan mengenai seseorang yang ia dengar semalam membaca surat yang sepertinya 
ia menganggap sangat sedikit. Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pun bersabda: 
"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya surat itu benar-benar 
menyamai sepertiga Al Qur'an." Abu Ma'mar menambahkan dan Telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman 
bin Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu S'aid Al Khudri Telah mengabarkan kepadaku adikku 
Oatadah bin An Nu'man bahwasanya, Ada seorang laki-laki yang berdiri menunaikan shalat 
di waiktu sahur, dan ia membaca surat, "QUL HUWALLAHU AHAD..." lalu ia tidaklah 
menambahkan sesuatu pun pada surat itu." Maka ketika pagi, maka seseorang mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Yakni dengan hadists semisalnya. 


e aga وعدت اوور‎ 8 1 AENG wat 2. A عن‎ ZA KANG NE 
2 ,% 4 A ار و 22 و‎ E PAN, 2y و‎ 
MET AN SAN pa قال الب صل الحَكَيهوَسَلَّم حابه‎ E لحري رضي‎ 


SELANG BAJA gan AK El KA J6 Wai Na MA sih 
TA 


4628. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim dan Adl Dlahak Al Masyriqi dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu, ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya: "Apakah salah seorang 
dari kalian tidak mampu bila ia membaca sepertiga dari Al Qur`an pada setiap malamnya?" 
dan ternyata para sahabat merasa kesulitan seraya berkata, "Siapakah di antara kami yang 
mampu melakukan hal itu wahai Rasulullah?" maka beliau pun bersabda: "ALLAHUL WAAHID 
ASH SHAMAD (maksudnya surat al-ikhlash) nilainya adalah sepertiga Al Qur`an." 


Bab: Keutamaan al Mu'awidzatain 


م رمم > Ay E‏ > ر اوو 
Wage Gina‏ بن بو megah PPM EL ita‏ ا 
27 2 377 


MA HE sob pipaa JENG KEN و وَسَلَّم‎ e 
KG% a ad 


4629. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Apabila 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menderita sakit, maka beliau membacakan Al 
Mu'awwidzaat untuk dirinya sendiri, lalu beliau meniupkannya. Dan ketika sakitnya parah, 
maka akulah yang membacakannya pada beliau, lalu mengusapkan dengan menggunakan 
tangannya guna mengharap keberkahannya. 


SES PE NE E LES 2 1 BAN SS naa Ki gan NAK ANNA 


2 رده 


Mon ا واه‎ SF aa ee Kas desa 


P 


ping Wati Lela an 9 GP S3 Aa, ANN 5 Asta‏ يبد 
JÊNG‏ غو 3433 a IS‏ ج u‏ ات 


4630. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Al Mufadldlal bin Fadlalah dari Ugail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah bahwa biasa 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bila hendak beranjak ke tempat tidurnya pada setiap 
malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, lalu meniupnya dan membacakan: 
"@ULHUWALLAHU AHAD.." dan, "QUL “A'UUDZU BIRABBIL FALAQ..." serta, "QUL `A'UUDZU 
BIRABBIN NAAS.." Setelah itu, beliau mengusapkan dengan kedua tangannya pada anggota 
tubuhnya yang terjangkau olehnya. Beliau memulainya dari kepala, wajah dan pada anggota 
yang dapat dijangkaunya. Hal itu, beliau ulangi sebanyak tiga kali. 


Bab: Pendapat yang mengatakan "Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 
tidak meninggalkan kecuali, 


Mej A AJAH a BN ESA A EN PALA بعس‎ 4 AE MA NYA 


NEPANG sala aana E الا‎ Jo Aa Aa MA asa 


AN 3 puji gisis sasa SS ba WANA 
4631. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Abdul Aziz bin Rufai' ia berkata; Aku dan Syaddad bin Ma'gil menemui Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhuma, lalu Syaddad bin Ma'gil pun bertanya padanya, "Apakah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan sesuatu?" Ia menjawab, "Tidaklah meninggalkan 
sesuatu pun kecuali apa yang ada di antara dua sisi kitab." Lalu kami menemui Muhammad 


bin Ali Al Hanafiyyah dan bertanya padanya, maka ia pun menjawab, "Tidaklah beliau 
meninggalkan sesuatu, kecuali apa yang terdapat di antara dua sisi kitab." 


Bab: Keutamaan Al-Our'an dibanding dengan perkataan-perkataan lainnya 


GEN SALA aa Á EFAA 
AREZ gu | Af a A NAK RANI 0 ره ا‎ 21244 a Ea 
A A كم $ و دو‎ < z < س ر ا و كم وم‎ 20 Da Ka 
Sa sys GAN GANG 

27 Z- Ban 7 -í - si 4 "Ana 
VW Ab yA ِي‎ AN) BARA A 
D 
4632. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid Abu Khalid Telah menceritakan 
kepada kami Hammam Telah menceritakan kepada kami Qatadah Telah menceritakan 
kepada kami Anas bin Malik dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Perumpamaan orang yang membaca Al Qur'an adalah seperti buah 
Utrujjah, rasanya lezat dan baunya juga sedap. Sedang orang yang tidak membaca Al Qur'an 
adalah seperti buah kurma, rasanya manis, namun baunya tidak ada. Adapun orang Fajir 
yang membaca Al Qur'an adalah seperti buah Raihanah, baunya harum, namun rasanya 


pahit. Dan perumpamaan orang Fajir yang tidak membaca Al Qur'an adalah seperti buah 
Hanzhalah, rasanya pahit dan baunya juga tidak sedap." 


WAE Ge ا‎ A > BASE JAE SAE PA POA CAA 
a o ANA NAN ع اللي صل اڪ ايه و ملم ال‎ 
SIA اسْتعْمَلَ غاا‎ ISIS NAN ايو دو‎ Jas AA ب الم‎ 5 
We AIA مِنْنصَفِ‎ RAI إل صف اهار عل قاط عم كت اهو‎ 


AI dah Pat SAS‏ اين قاطن قالو انحن كتعمد 
Iss‏ قل Sd NGIJENI Ni ita nêba Ja Jelas‏ أو Lintang‏ 


4633. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Sufyan Telah 
menceritakan kepadaku Abdullah bin Dinar ia berkata, Aku mendengar Ibnu Umar 
radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya 
perumpamaan jaman kalian dan jaman umat-umat sebelum kalian, hanyalah bagaikan jarak 
atara shalat Ashar dan terbenamnya matahari. Sedang perumpamaan kalian dengan ummat 
Yahudi dan Nashrani, adalah seperti seorang yang memperkerjakan beberapa orang pekerja 
seraya berkata, 'Siapa yang berkerja untukku hingga pertengahan hari, maka baginya adalah 
satu Oirath.' Maka kaum Yahudi pun beramal. Kemudian sang juragan itu pun berkata lagi, 
'Siapa yang bekerja untukku dan sejak pertengahan hari hingga Ashar, maka baginya satu 
Qirath.' Maka orang-orang Nashrani pun bekerja. Lalu kalian bekerja dari sejak Ashar hingga 
Maghrib tiba dengan ganjaran dua Oirath. Maka mereka pun protes, 'Kamilah yang paling 
banyak bekerja, akan tetapi ganjaran kami paling sedikit." Sang juragan pun berkata, 'Apakah 
aku menzhalimi hak kalian barang sedikit pun? ' mereka menjawab, 'Tidak.' la berkata, 
"Itulah kelebihan-Ku, yang Aku berikan kepada siapa saja yang Aku maui." 


Bab: Wasiat untuk selalu berpegang dengan Al-Our'an 


=. و م رك‎ aR, ےا‎ ۹ ata د او‎ Aa ANGE 
و‎ 2 #24 274 4 PRA BAN 7 A2 PA A EA eA وو‎ PANAN 
روو‎ s F 


Z و رو‎ 2 a DA Da 
Ben A SAN NG سم‎ AAL A 


4634. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Malik bin Mighwal Telah menceritakan kepada kami Thalhah ia berkata; Aku bertanya 
kepada Abdullah bin Abu Aufa, "Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berwasiat?" 
la menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Lalu bagaimana wasiat itu diwajibkan atas orang-orang 
untuk menunaikannya sementara beliau tidaklah berwasiat?" la menjawab, "Beliau telah 
berwasiat dengan Kitabullah." 


Bab: Orang yang tidak melagukan Al-Qur'an 


Ke SA AGAN EME AE LEAN ني‎ SEA Pe ALA 
ag Aan GEA SAN PAN asi 2 Nana A 
AA PA ben E SANG ما‎ a 


4635. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair ia berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu 
Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak pernah mengijinkan sesuatu pun kepada 


Nabi sebagaimana ijin-Nya untuk melagukan Al Qur'an." Salah seorang sahabatnya berkata: 
Maksudnya adalah melagukannya dengan suara yang keras. 


PERAN AA aé iaoei E RS ACSS ÁE WA HA 


DH 


zL - 


GA AYAH AA AN SAS GANGA es IA NI 54 97 WAN Ajay 


4636. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah tidak mengizinkan pada sesuatu pun, 
sebagaimana Allah mengizinkan kepada Nabi untuk melagukan Al Our'an." Sufyan berkata, 
"Tafsirnya adalah, bahwa ia melagu-lagu dengannya." 


Bab: Iri dengan ahli Al-Qur'an 


SBN HS‏ شي نال خر يال E‏ ي 


+ وم‎ Z 2 


WT JENANG Fian ALE SA رَسُو‎ ai IKEA 
AA ja GA ; PA UAN LAS SAT 2 LI 


4637. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah bahwasanya: 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak diperbolehkan hasad kecuali pada dua hal, yaitu: Seorang yang 
diberi karunia Alguran oleh Allah sehingga ia membacanya (shalat dengannya) di 
pertengahan malam dan siang. Dan seseorang yang diberi karunia harta oleh, sehingga ia 
menginfakkannya pada malam dan siang hari." 


AN Sa sis‏ اهم حَدَكْتَارَ و AA bg AEI 17 00 AE E‏ ول 


AT JG TG js كوو‎ AA ANN NA A a 


YME ea RAK KANIE تسمه جر تقال كيكبي أود‎ ih aa 


Janda Jaka KNA ANANG WB Se 


4638. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Rauh Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman Aku mendengar Dzakwan dari 
Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak 
diperbolehkan hasad kecuali pada dua perkara, yaitu; Seseorang yang telah diajari Al Qur'an 
oleh Allah, sehingga ia membacanya di pertengahan malam dan siang, sampai tetangga yang 
mendengarnya berkata, 'Duh.., sekiranya aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan 
kepada si Fulan, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukannya.' Kemudian seseorang 
diberi karunia harta oleh Allah, sehingga ia dapat membelanjakannya pada kebenaran, lalu 


y 


orang pun berkata, 'Seandainya aku diberi karunia sebagaimana si Fulan, maka niscaya aku 
akan melakukan sebagaimana yang dilakukannya." 


Bab: Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan 
mengajarkannya 


MEN EK SEN ARE YA JS KI Rani PA ed ara 


E. و‎ PARA عله‎ ZA A 142? LEAN عَنْعْثْمَانَرَضِيَ‎ ya 6: NAN 


Pa 


AKA EP Pen LAN 
قال و اق‎ es 


r IM 


JAGA Jep GAN Sa AB it 
مَقَعَدِيهَدَا‎ 


4639. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku 'Alqamah bin Martsad Aku mendengar 
Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman radliallahu 'anhu, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang paling baik di antara kalian adalah 
seorang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya." Abu Abdirrahman membacakan (Al 
Our'an) pada masa Utsman hingga Hajjaj pun berkata, "Dan hal itulah yang menjadikanku 
duduk di tempat dudukku ini." 


PA 


Aan ناشوي ن عنما‎ sêg Agi ا‎ aja 
PA 2 Lanal ala saleh Ts NALAZ 

4640. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Algamah bin Martsad dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Utsman bin 'Affan ia 


berkata; Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Orang yang paling utama di antara 
kalian adalah seorang yang belajar Al Qur'an dan mengajarkannya." 


Aya NABA EN Hae اء عاي حازم‎ Ban ye Ia ذو‎ 2 pera 
اليْسَاءِمِنَحَاجَةَ‎ JUNG ala gak AN bea BULE MA a 


رت ي و 29 


ba JG A رَوَجَتِمبَاكَالَأَعَطِهَاتوَيَاكَالَلَا أَجِدُكَالَأَعَطِهَاوَلَوَ‎ dj 


A 


A N 


zih AAA 
& 


مَعَكَمِنَ الْقَرَآنْكَالَ كَذَاوَكَذَاقَالَقَقَدَ رو 6 AIA‏ منالقرَ ان 


4641. Telah menceritakan kepada kami Amru bin 'Aun Telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk 
Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Aku tidak berhasrat 
terhadap wanita itu." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Nikahkanlah aku dengannya." 
Beliau bersabda: "Berikanlah mahar (berupa) pakaian padanya." Laki-laki itu berkata, "Aku 
tidak punya." Beliau pun bersabda kembali, "Berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi." 
Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al 


Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka beliau bersabda: "Aku telah 
menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Al Our 'anmu." 


Bab: Membaca Al-Our'an dengan hafalan 


وام وهم 


SAN AN 2 HE ي حازم‎ EA بب‎ gêng SN sana BA 


NAN AA KS AIR LE DI ga ANAK sa sada Ps 


2 
A r 


EES SS viittii í bag 5323 KÍ KAL ١ AM 2 (Maen 
Mie GRI et AI ga ار‎ MG Ga JA SA Ea 


A‏ ا 


Va ANG AP KIA ISI AI AE NI agita 
Z wd LA. و‎ A LINA - و‎ 9 
La vina SEN yaa ya KA PENTAS Ig Sa 
صفه قال ر سول اله‎ SAS لا عاتم امن دید و ن هدا زار ی قال مهل مار‎ GANG PER 


3 BONE Ken) SERA AS eat Vá piihia salen صل‎ 


4 


PEH - Zo 1 2 ر‎ ng PA A “مر‎ 
Eo عليه تررم قات‎ TE PPAT San 


LAN KANAN BAE جَاءَكَالَ مَادامَعَكَمِنَ الْقْرَآنْكَالَمَعِي سُورَةكُذَّاوَسُورَةٌ كَذَاوَسُورَة‎ 
oi SAS NE َعم‎ NAN, “5 


4642. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita 
mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku 
datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pun 
memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu 
melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba 
seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak 
berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah 
kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi 
Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan 
lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: 
"Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: 
"Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian 
kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak 
punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu 
kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: 
"Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia 
tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh 
apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk 


memanggilkannya. la pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu 
punya hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." la sambil 
menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia 
menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah 
kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an." 


Bab: Mengingat-ingat Al-Qur'an dan menjaganya 


BISA AUKU رَضِيَ‎ Kg لت الوا‎ PEP NU ANA 


2N AN x -2 ا 2 و‎ - MU nasi 2 - 0 LEN ع کر ا‎ 21 
NA AN j í 


4643. Telah menceritakan kepada kami Abudllah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya perumpamaan para penghafal Al Qur'an adalah 
seperti seorang yang memiliki Utna yang terikat, jika ia selalu menjaganya, maka ia pun akan 
selalu berada padanya, dan jika ia melepaskannya, niscaya akan hilang dan pergi." 


yA t aa Si E EA a‏ عَنَأنيوَ EAN‏ عبد AN‏ قال قال Jo LAN‏ اله 


KANG AN کرو‎ EA AE SEL AI jis pan D gala 


AE a? SEa a ye KAI ARA AN AJE Pia AR 


MA Jo NG NGE KETAT EAA pai NE NE AN تَابَعه‎ gagad Het ESA 


وَسَلمَ 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah Telah menceritakan kepada‏ .4644 
kami Syu'bah dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah ia berkata, Nabi shallallahu "alaihi‏ 
wasallam bersabda: "Janganlah seseorang mengatakan, 'Aku lupa ayat ini dan ini." Akan‏ 
tetapi katakanlah "Aku telah dilupakan." Selalu ulangi-ulangilah bacaan Al Our'an, sebab ia‏ 
begitu cepat perginya dari dada seseorang dari pada hilangnya Unta." Telah menceritakan‏ 
kepada kami Utsman Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur semisalnya.‏ 
Mutaba'ahnya adalah Bisyr dari Ibnul Mubarak dari Syu'bah. Dan diikuti pula (mutaba'ah)‏ 
oleh Ibnu Juraij dari Abdah dari Syagig ia berkata: Aku mendengar Abdullah: Aku mendengar‏ 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.‏ 


2 LAH A 


ANGGA AS 34 (EA CANA‏ أسَامَةعَنْبُرَيَدِع أب PN ES‏ تی hoé‏ لل 
A Pd‏ 


Kr diyah v ANA j Ssi BEAN ARIE A53 


P 


4645. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam, beliau bersabda: "Peliharalah selalu Al Our'an, demi Dzat yang jiwaku berada di 
Tangan-Nya, sungguh ia cepat hilang daripada Unta yang terikat." 


Bab: Membaca di atas hewan tunggangan 


,259 2 ره و 2“ 159 ھور کو G sl 4° ANS Wi‏ و رو 2 


A 1 7 g A 
AE ا‎ E E E; ER ا‎ E ONE AAA: 
عليه و سد توم وهو يق ىر اسورد‎ GP سول‎ 


4646. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Abu lyas ia berkata; Aku mendengar 
Abdullah bin Mughaffal berkata: "Aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pada hari Fathu Makkah, dan saat itu, beliau sedang membaca surat Al Fath di atas 
kendaraannya." 


Bab: Mengajari anak kecil Al-Qur'an 


9 LA LA 
ar ANG LAMEN ANG TAA > 2 2. ا ا مكل‎ NABA + و‎ KÉ, 
Z Z WA “ 


Pa NE aka EA A س ويرول‎ AE IE از‎ | KAG 
Z > م و‎ DES 
3 سَنِينْوَقَدَقرَ أت الم‎ 


4647. Telah menceritakan kepadaku Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair ia berkata: "Sesungguhnya, surat-surat yang 
kalian anggap Al Mufashshal itulah Al Muhkam." Ibnu Abbas juga berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam wafat, sementara aku baru menginjak usia sepuluh tahun. Dan 
sungguh, aku telah membaca Al Muhkam. 


- 
ع هو دس 


AENG ر‎ G1 aiai LA 2 At 2 عو‎ 2 


عو 


A As, Pap‏ و NA‏ م 
yag (SAS‏ بَنْإِبّرَاهِي حدنتا 
IM‏ 
ES ANE‏ سو ل IE LAN NE kasad EN SA‏ 

Pai pd A 
A 2 


j لمق‎ 


4648. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhu, ia berkata, "Aku telah mengumpulkan Al Muhkam pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam." Aku pun bertanya kepadanya, "Apakah Al Muhkam itu?" ia 
menjawab, "Yaitu, Al Mufashshal (surat-surat pendek)." 


Bab: Lupa Al-Qur'an, dan apakah boleh mengatakan "Aku lupa ayat begini dan 
begini" 


2 sap 2A 


A SEE ga AE aa ا‎ bit p 
aa E كَذَا وَ‎ SSS KA KE NG na) م‎ Ke PAN BILA 


LA 


ARAA Mimpi Hae Wany gana gi aa Jen naas‏ مِنّسُورَة كُذَاتَابَعَهُ 


anak; AA aa 


4649. Telah menceritakan kepada kami Rabi' bin Yahya Telah menceritakan kepada kami 
Za 'idah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha, ia 
berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendengar seseorang membaca (Al 
Qur'an) di dalam masjid, lalu beliau bersabda: "Semoga Allah merahmati si Fulan, 
sesungguhnya ia telah mengingatkanku ayat ini dan ini, yakni ayat dari surat ini." Telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid bin Maimun Telah menceritakan kepada 
kami Isa dari Hisyam yakni, beliau bersabda: "Yang aku gugurkan dari surat ini." Hadis ini 
diperkuat oleh Ali bin Mushir dan Abdah dari Hisyam. 


A - - -‏ - 
22 جر ام PAN Ra‏ و عل اث و A‏ و را سر A PEREK TA Sg. A Ph‏ 
aa gal SAS a‏ عَنَه شام بَنِ عرو SA Ei‏ عايشة قالتٌ سَيعَ رَسول 


A 


At س‎ 14 14 Pak KA £ ور‎ á z 
EE as كذا‎ AS لقد أذ کر ن‎ 2 53 SI J5 Aa p SE Sa a gade صلى‎ an 
وو‎ 

E 


4650. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja’ Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ia berkakta: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendengar seseorang membaca suatu surat di malam 


hari, maka beliau pun bersabda: "Semoga Allah merahmati si Fulan, sungguh, ia telah 
mengingatkanku ayat ini dan ini aku telah dilupakan dari surat ini dan ini." 


03 - 


MAIN SAN 


29 


j6 SAJA sale gya PK an ag دا‎ 
IS EL سيت آي‎ AK 


4651. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Alangkah celakanya seorang yang mengatakan, 'Aku lupa ayat ini dan ini." Akan 
tetapi hendaklah ia mengatakan, 'Aku telah dilupakan.'" 


Bab: Pendapat yang mengatakan "Tidak apa-apa mengatakan 'Surat al Bagarah 
atau surat ini dan ini.." 


PPNS SE PA RA 8 Gani NGGE NGE داعم ي2 ص‎ 


SA MN sa و له‎ NABA NE ANE NA ER 
Si 


4652. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Ibrahim dari 'Algamah dan Abdurrahman bin Yazid dari Abu Mas'ud Al Anshar ia 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua ayat terakhir dari surat Al Baqarah, 
siapa yang membacanya pada suatu malam, niscaya kedua ayat itu akan mencukupinya." 


AR 


Peg MAA A 
Perla ea PB NE NINGEN? 
EFA pirshi MIL SY PA ا‎ DAH RA Al 
PGI AN GA MANIS ka AA IS AS Haa ع خر ون‎ 


A 


ye 


LA ki LA 


256 1 2 K 142 س‎ < AN al M 24 Art مه د‎ 
لحك‎ AAN Alai Gi لوقف قفر‎ NANA eta 


£ A 287 F 


ng أنهو لشو‎ AA Ta sale? AISI AI SEL, SAE AS وَسَلَّم‎ 


pat 


SN LAS As KANA Tara SI MI ya gi 2A و ل سول الله صلی اله‎ si 58 


8 
م عه A‏ و 


FA AU SI SR ua Pai AB sad BIS الْفْوَكَانِعَلَ حرو‎ 


WAR اَي‎ AAA Iži A6 KE Ya nara سمعن قال رول الله صان‎ Kas اي‎ 


2 A r 


STN وسل‎ LSI ل رسو‎ NG ada : BA, IS 
دم‎ Py wi A 
Ka AS احرف قاقر‎ KAI 


4653. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair dari hadits Al 
Miswar bin Makhzamah dan Abdurrahman bin Abd Al Qari’ bahwa keduanya mendengar 
Umar bin Al Khaththab berkata, Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku 
pernah mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membacakan surat Al Furqan, maka aku 
pun mendengarkan bacaannya dengan seksama. Dan ternyata ia membacanya dengan Huruf 
(cara bacaan) yang begitu banyak, yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sendiri belum 
membacakan bacaan seperti itu padaku, maka aku pun ingin segera menyergapnya di dalam 
shalat, namun aku menunggunya hingga selesai salam dan langsung meninting lengan 


bajunya seraya bertanya, "Siapa yang membacakan surat ini padamu?" la menjawab, 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang membacakannya padaku." Maka kukatakan 
padanya, "Kamu telah berdusta. Demi Allah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam telah membacakan surat -yang telah aku dengar ini darimu- padaku." Maka aku 
pun segera membawanya menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Aku berkata, 
"Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku mendengar orang ini membaca surat Al 
Furgan dengan cara baca yang belum pernah Anda ajarkan padakku. Dan sungguh, Anda 
telah membacakan surat Al Furgan padaku." Akhirnya beliau bersabda: "Wahai Hisyam, 
bacalah surat itu." Maka Hisyam pun membacanya bacaan yang telah aku dengan 
sebelumnya. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seperti inilah surat itu 
diturunkan." Kemudian beliau bersabda lagi: "Bacalah wahai Umar." Lalu aku pun 
membacanya sebagaimana yang telah diajarkan beliau. Kemudian beliau bersabda: "Seperti 
ini pulalah ia diturunkan." Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda lagi: "AI 
Qur'an diturunkan dengan Sab'atu Ahruf (tujuh dialek) karena itu bacalah sesuai 
kemampuan kalian." 


SA GN gen AA Ep Es GAGAH هر‎ KEY بن آکما‎ ia 


NI ني‎ SIDE AI Bam JAN yi A56 NG َيه وسم‎ Ka 
سُورَة كَذَاوَكَذَا‎ A 


4654. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Adam Telah mengabarkan kepada kami Ali 
bin Mushir Telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 
'anha, ia berkata; Pada suatu malam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendengar seseorang 
membaca Al Ouran di dalam Masjid, maka beliau pun bersabda: "Semoga Allah 
merahmatinya, sungguh ia telah mengingatkanku ayat ini dan ini, yakni ayat yang telah aku 
gugurkan dari surat ini dan ini." 


Bab: Tartil dalam membaca Al-Qur'an 


< 4 W e: 04 


Je 2 Jal NAHAN Eny yaa Rt (MASA ا‎ 


A LA 


ba) JA ANU Lag E je Sea 


4 له م‎ ZA بر‎ c 0 ANG 47 
BA II AN A3 yan PLS NE NAN كَانَ يَقَرَأ‎ EA 
di 


4655. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Mahdi 
bin Maimun Telah menceritakan kepada kami Washil dari Abu Wa'il dari Abdullah ia berkata, 
Kami pergi menemui Abdullah, lalu seorang laki-laki berkata, "Semalam aku membaca Al 
Mufashshal." Maka Abdullah berkata, "Bacalah sebagaimana pembacaan Sya'ir. 
Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan itu. Dan aku benar-benar telah menghafal Al 
Ouran yang biasa dibaca oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yakni delapan belas surat dari 
Al Mufashshal, dari dua surat dari 'Aali Haamiim." 


PA Z A tri 
Ge م وام‎ GA 2 و‎ 24 P م و بع‎ 32 2G - ےک‎ -A ور و‎ NK 


A 


NK e Pe‏ ل ل 

PISA LE adai IE رل هريل يالو حيو‎ 
PIN AIA AA Ka Me لکریم ديت‎ as ANa لكك التي‎ 
AJA NS E ن‎ ( a SAN (ET NG AT 35) 3 A25 
ARIE US GRES Ja pa E ميه بلس انك قال و‎ 


4656. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Musa bin Abu Aisyah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, 
yakni terkait dengan firman-Nya, "LAA TUHARRIK BIHI LISAANAKA LITAYALA BIHI." Ibnu 
Abbas berkata, "Apabila Jibril turun kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
membawa wahyu, maka biasanya beliau mengerakkan dan lisan dan kedua bibirnya, serta 
agaknya beliau merasakan sesuatu yang berat. Maka Allah menurunkan ayat yang di 
dalamnya terdapat ungkapan, "LAA UOSIMU BIHAADZA BIYAUMIL OIYAAMAH.., LAA 
TUHARRIK BIHI LISAANAKA LITA'JALA BIHI, INNA 'ALAINA JAM'AHU.." maksudnya adalah, 
bahwa Kamilah yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu."FA IDZAA GARA NAAHU 
FATTABI' OUR AANAH.." Yakni, apabila kami menurunkannya maka dengarkanlah."TSUMMA 
'ALAINAA BAYAANAH.." Yakni, Kamilah yang akan menjelaskannya melalui perantara 
lisanmu. Biasanya, apabila beliau didatangi oleh Jibril, maka beliau menunduk, dan setelah 
Jibril pergi, beliau membacanya sebagaimana yang diperintahkan Allah. 


Bab: Memanjangkan bacaan 
NYA MANTAN NGGE Ol na 2 PSA Ga AN LA 
NANG YA Yayat LA صل‎ NANG 


4657. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Hazim Al Azdi Telah menceritakan kepada kami Oatadah ia berkata; Aku pernah 
bertanya kepada Anas bin Malik mengenai bacaan Nabi shallallahu "alaihi wasallam, maka ia 
pun menjawab, "Bacaan beliau adalah memanjangkan sehingga bisa dibaca." 


“ Ta 


: AH PENA سل أ‎ BSA sn ا‎ 


3 KA IR UAS جم ) مد يشم الَو‎ NAN an ANA EN IS 


4658. Telah menceritakan kepada kami Amru bin 'Ashim Telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Oatadah ia berkata; Anas pernah ditanya, "Bagaimankah bacaan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam?" la pun menjawab, "Bacaan beliau adalah panjang." Lalu ia pun 
membaca: "BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM." Anas menjelaskan, "Beliau memanjangkan 
bacaan, 'BISMILLAH' dan juga memanjangkan bacaan, 'ARRAHMAAN' serta bacaan, 
'ARRAHIIM.'" 


Bab: Mengulang-ulang bacaan 


AN an TFAG TA KI آمب ا يکاس‎ SSS 
2 56 Ag 5 E 2 12 3 A P 21234 Ey 
منْسورَة‎ KAN ملو وهي يبه وهو يراسو‎ PSU وهو عل‎ AA 


N Se 


£ 


SR PAN AIA القن قر‎ 


4659. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Abu Iyas ia berkata, Aku mendengar Abdullah bin 
Mughaffal berkata; Aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca saat 
beliau berada di atas Untanya yang berjalan, ketika itu beliau membaca surat Al Fath atau 
bagian dari surat Al Fath, yakni dengan bacaan yang pelan seraya mengulang-ngulangnya." 


Bab: Memperbagus suara bacaan saat membaca Al-Our'an 
PES PN EN BSA ا‎ State Kera Ag ane 
A A 
سیلقدأوتیت‎ MERIAH كد‎ yag Aa ZA Da 


pa‏ آل اود 


4660. Telah menceritakan kepada kami Muhammd bin Khalaf Abu Bakr Telah menceritakan 
kepada kami Abu Yahya Al Himmani Telah menceritakan kepada kami Buraid bin Abdulla bin 
Abu Burdah dari kakeknya, Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda kepadanya: "Wahai Abu Musa, sesungguhnya aku telah 
diberi Mizmar (seruling) dari Mazaamir (seruling) -nya keluarga Dawud." 


Bab: Orang yang suka mendengar suara bacaan Al-Qur'an dari orang lain 


AM EN NG kê aki AE SAS‏ ا 


A D PRP. 2 ka 27 0 
ISL BL TES ANGEN A ka LEAN GS LAN رضي اهال قال ي‎ 
SANA CI 


4661. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan 
kepada kami bapakku dari Al A'masy ia berkata, Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 
Abidah dari Abdullah radliallahu "anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
bersabda padaku: "Bacakanlah Al Qur'an untukku." Aku pun berkata, "Apakah aku akan 
membacakan untuk Anda, padahal ia diturunkan kepada Anda?" beliau bersabda: 
"Sesungguhnya aku suka untuk mendengarnya dari orang lain." 


Bab: Ucapan orang yang mendengar kepada yang membaca 'Cukup' 


sa) Aa na any KENANGAN a AE pe LAN قال قال ل‎ 
7 P 22 - p wA 2 
جنتابكعَل‎ asii E فكي إا امن‎ INA َقَرَأَثُسُورَةٌَاليْسَاءِحَنَّى‎ 


=. ? ر‎ 2 < 0 pe Z 2 
Sea RKA هَولاءِشَهيدًا) قال حَسَبك‎ 
ra 


4662. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim dari Abidah dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Bacakanlah Al Qur'an 
untukku." Maka aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan membacanya untuk 
Anda, padahal kepada Andalah alguran diturunkan?" beliau menjawab: "Ya." Lalu aku pun 
membacakan surat An Nisa, hingga aku sampai pada ayat: "Dan bagaimanakah sekiranya 
Kami mendatangkan manusia dari seluruh umat dengan seorang saksi, lalu kami 
mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka." Maka beliau pun bersabda padaku: 
"Cukuplah." Lalu aku menoleh ke arah beliau dan ternyata kedua matanya meneteskan air. 


Bab: Dalam berapa hari mengkhatamkan Al-Qur'an 


ji IT جل مال‎ NS PSA انش‎ SE EMIS e 


IM 


FA z $4 JA NA iga JENG ANNA aga KAKE 2 CB NA 
2 ور ر‎ 2AA و ل 2 و رو را‎ PB وام 7 575 ر كن‎ 7 18 27 
بو‎ sagita شمو‎ BAHAN gigi PEN AA نشول‎ 


AG سُورَوَالْبَكَرَة:‎ Aas NG Pa Pai به وس‎ KE Pe Kera 


4663. Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan bahwa 
Ibnu Syubrumah berkata kepadaku, "Aku berfikir, berapa ayatkah yang paling minimal 
dibaca oleh seseorang, namun aku tidak mendapatkan satu suratpun yang kurang dari tiga 
ayat. Karena itu aku pun berkata, bahwa tidak selayaknya bagi seorang pun untuk membaca 
Al Qur'an kurang dari tiga ayat." Ali berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah 
mengabarkan kepada kami Manshur dari Ibrahim dari Abdurrahman bin Yazid bahwa 
Algamah telah mengabarkan kepadanya dari Abu Mas'ud dan saya pun menemuinya saat ia 
melakukan thawaf di Baitullah. Lalu ia menyebutkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
bahwasanya: "Barangsiapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al Bagarah pada 
suatu malam, maka kedua ayat itu akan mencukupinya." 


4 [A 


TAG AN) KN SAE NGE sg ga Pa IIS 


pas Sy: tya Ji NG ANG شد كنك ةيد اماع‎ MU na 


4 


A 
RR A a ga EN ص‎ AN EAK BCA A RE 
A wA ب‎ ra P رص‎ A A A A 
A 


Ga 


BAKTI 1 و‎ LELLA a AE ر ر‎ LLA رو‎ 

| NP AAA 13598 رقا‎ SAS Ibe JS صو م قال‎ KS IA 
2 vis 231 Lead HA PA A DE Antl TA - 
A AG LN GAS لك قال كلاه‎ DUA NGAYA 
عه س‎ WA 4 22% A 2 RAZIZ ل وله‎ EANA 
SIA SAN a ANNISA رمم‎ 
ka - 22 ا و و‎ Ka دع 1ه‎ DT ۶ 2. ت‎ 
BER AM اله صل اله‎ an SA AI AS a 


5 ا جاسم 1 0 7 و‎ gi وار د‎ 2 27 P KA a TA ر‎ 
E وا‎ a. A JÊNG NG AI 


14 2 


BAIT SAMA SN JA AB ASIN و‎ Ja aki NS لیکو‎ 
PE عبد ال وکال عمف لاٹ و ف تی‎ Nate ليوو سل‎ Ga NGING 


4664. Telah menceritakan kepada kami Musa Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
dari Al Mughirah dari Mujahid dari Abdullah bin Amru ia berkata; Bapakku menikahkanku 
dengan seorang wanita yang memiliki kemuliaan leluhur. Lalu bapakku bertanya pada sang 
menantunya mengenai suaminya. Maka sang menantu pun berkata, "Dia adalah laki-laki 
terbaik, ia belum pernah meniduriku dan tidak juga memelukku mesra semenjak aku 
menemuinya." Maka setelah selang beberapa lama, bapakku pun mengadukan hal itu pada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, akhirnya beliau bersabda: "Bawalah ia kemari." Maka 
setelah itu, aku pun datang menemui beliau, dan belaiau bersabda: "Bagaimanakah ibadah 
puasamu?" aku menjawab, "Yaitu setiap hari." Beliau bertanya lagi, "Lalu bagaimana dengan 
Khataman Al Our 'anmu?" aku menjawab, "Yaitu setiap malam." Akhirnya beliau bersabda: 
"Berpuasalah tiga hari pada setiap bulannya. Dan bacalah (Khatamkanlah) Al Qur'an sekali 
pada setiap bulannya." Aku katakan, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda: "Kalau 
begitu, berpuasalah tiga hari dalam satu pekan." Aku berkata, "Aku masih mampu lebih dari 
itu." Beliau bersabda: "Kalau begitu, berbukalah sehari dan berpuasalah sehari." Aku 
katakan, "Aku masih mampu lebih dari itu." Beliau bersabda: "Berpuasalah dengan puasa 
yang paling utama, yakni puasa Dawud, yaitu berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan 
khatamkanlah Al Qur'an sekali dalam tujuh hari." Maka sekiranya aku menerima keringanan 
yang diberikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu aku masih kuat, sementara 
sekarang telah menjadi lemah. Mujahid berkata: Lalu ia membacakan sepertujuh dari Al 
Qur'an kepada keluarganya pada siang hari, dan ayat yang ia baca, ia perlihatkan pada siang 
harinya hingga pada malam harinya ia bisa lebih mudah membacanya. Dan bila ingin 
memperoleh kekuatan, maka ia akan berbuka beberapa hari dan menghitungnya, lalu ia 
berpuasa sebanyak itu pula, sebab ia tak suka meninggalkan sesuatu yang menyelisihi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Abu Abdullah berkata: Dan sebagian mereka berkata: Tiga, atau 
lima, dan yang terbanyak adalah tujuh. 


E NE ALA AR JAWA LA AN A KPA AP‏ ع نأي سان عبر ا 
éo‏ و SENILAI‏ و 7 TAN ES aga‏ 


4665. Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari Muhammad bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 
Amru ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Berapa lamakah 
kamu membaca (mampu mengkhatamkan) Al Qur'an?" 


Jaga EA Pa عر كد‎ PA PITA IEE Ba حكني‎ 


NGA; a álá a EAST ني‎ : aa mua 


A 


3696, 5 EREE TTR? SISA Jo ANG gan 
4666. Telah menceritakan kepadaku Ishag Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin 
Musa dari Syaiban dari Yahya dari Muhamamd bin Abdurrahman Maula Bani Zuhrah, dari 
Abu Salamah ia berkata, -dan aku menduga ia berkata- Aku mendengar dari Abu Salamah 
dari Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bacalah Al 
Our'an itu dalam satu bulan." Aku berkata, "Sesungguhnya aku lebih mampu dari itu." Beliau 


bersabda: "Kalau begitu, bacalah (khatamkanlah) ia dalam tujuh hari, dan janganlah 
melewati batas itu." 


Sea 


Bab: Menangis saat membaca Al-Our'an 


watu سُفَْيَانَعَنَ سُلَيمَاوَءَ‎ LS GTA EA Lha 


una صل اع‎ ANISA A33 ag 
jp N Ape EN IA 
JEANS an PPA دع نأي‎ Ken AGE نرو‎ 
SENGAT ANG BAE AA EA Ads 
G 16 na 1 2 
SS IIS هَؤْلَاءِشَهِيدًا)‎ TE جنكاب ك‎ jaka MAA JS ya ba BI AS) LAI) ALI 


SEE AE PN کو‎ 
SEAL ERA 


4667. Telah menceritakan kepada kami Shadagah Telah mengabarkan kepada kami Yahya 
dari Sufyan dari Sulaiman dari Ibrahim dari Abidah dari Abdullah - Yahya berkata, sebagian 
hadits dari Amru bin Murrah - ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda padaku.. 
Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Sufyan dari Al A'masy dari 
Ibrahim dari Abidah dari Abdullah - Al A'masy berkata; dan sebagian hadits- Telah 
menceritakan kepadaku Amru bin Murrah dari Ibrahim dari bapaknya dari Abu Dluhaa dari 
Abdulalh ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bacakanlah Al Our'an 
padaku." Aku pun berkata, "Aku membacakannya untuk Anda, padahal kepada Andalah ia 
diturunkan?" beliau bersabda: "Sesungguhnya aku suka mendengarnya dari orang lain." 
Akhirnya aku pun membacakan surat An-Nisa dan ketika sampai pada ayat: "Dan 


bagaimanakah sekiranya Kami mendatangkan manusia dari seluruh umat dengan seorang 
saksi, lalu kami mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka." Maka beliau pun bersabda 
padaku: "Cukuplah." Lalu aku pun melihat kedua mata beliau meneteskan air. 


223 uel Î NGT LAK A No 7 di 159, Ak ادو وور‎ 
Mera PEN AE RENJA عبد الو‎ SAS قش بن حفص‎ SAS 
a 


? 
- مم 


DA 4 و‎ 01 


ANG ANGAS IG Da‏ ر and‏ ور ر و ع كوه 
NGAEN ja A‏ قال لي GN‏ صل الَهعَلَيَه و IL SAKA SELAT Aa‏ 
Da Ang PR 2‏ 2 
SAÈ Gana NGENGINGI jal‏ 
HA A‏ - - 77 
Telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami‏ .4668 
Abdul Wahid Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Abidah As Silmani‏ 
dari Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
pernah bersabda padaku: "Bacakanlah Al Qur`an padaku." Aku pun berkata, "Aku‏ 
membacakannya untuk Anda, padahal kepada Andalah ia diturunkan?" beliau bersabda:‏ 
"Sesungguhnya aku suka mendengarnya dari orang lain."‏ 


Bab: Dosa membaca alquran disertai riya", menjadikannya lahan mencari makan, 
atau sombong karenanya 


ر ميس وام دو وع و ملم وج ر )ەر 4 hls‏ وير Bo gann‏ 
00 + كثير 8 : ea 2222 97 0 A Ea‏ ۰ سر ر 
g‏ 


Ka z ~. LA 4 مومه‎ GA ور وو و‎ 
Aing KANE ESA آخر الرَمَانِقو‎ Bg يقو‎ dn gala EN لحي صل‎ Lama LAN 


Ganga AnDi AA Ta‏ 75 لي 2 Teng Ns 2 A 27 -é (3 ho Pd‏ - و 
SI‏ يَقَولونَمِنَ خير قۇل الب ية Naa NA RANG yas SDN AS Ba‏ يجاوز 


s1‏ کو 
.. 


KAA AAS PANAS ESA MENU يمام تاج ر‎ 
4669. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Khaitsamah dari Suwaid bin 
Ghaflah bahwa Ali radliallahu "anhu berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Pada akhir zaman nanti, akan datang suatu kaum yang muda usianya 
lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan, akan tetapi mereka keluar dari Islam 
sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati 
batas tenggorokan (tidak meresap dalam hati). Karena itu, dimana pun kalian 
menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka 
merupakan pahala, yakni pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka." 


LA 
- 


. A? و و‎ 2 Gd م و‎ 00 | Pa. ANG? 7 Se RAW 
يبن الحَارث‎ Ii Kasa bê Kananga HPS HE MA AA سف أ‎ ga عبد اله بن‎ USA 
ANG رضي لته تقال سيعت رسو‎ GAN سوير‎ NE ga NA a aa 
AÉ AB AN NA و و‎ . A AA A aan KAA 
مَحكمْمَعَ‎ PI تحكم مع‎ AAN Sa P3 Kasa Je 
fa KA -é “Ne? 7 A DE 20 Ż وام‎ YEN AN WIRU در يل‎ a2 ور م مه‎ - 
SAS آنَلايُجَاوِزْحَتَاجِرَهمَيَمَرُقَونَمِنَالدِينٍ‎ GANG gi صيا مه و عَمَلْكمْمَعَعَمَلِموَ يقر‎ 


A A A 
0 4 2 > م‎ > Te PaA » 2,7 0 Sy. pg ر 2و‎ 
a a دنار‎ ANG? AANG eh aaia RANG | 7د‎ ar Ga 
AZ: D 
لفوق‎ Be ni 


4670. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad ibn Ibrahim bin Al Harits At Taimi dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman dari Abu Said Al Khudri radliallahu 'anhu, ia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan ada suatu kaum yang 
berada ditengah-tengah kalian, dan kalian akan meremehkan shalat kalian bila melihat 
shalat mereka, begitu juga dengan shaum kalian jika melihat shaum mereka, serta amal 
kalian jika melihat amal mereka. Akan tetapi, mereka membaca Al Our'an, namun bacaan 
mereka tidak sampai melewati batas tenggorokan, mereka keluar dari Din, sebagaimana 
meluncurnya anak panah dari busurnya. la melihat pada ujung panahnya, namun ia tidak 
mendapatkan sesuatu, kemudian melihat pada lubangnya, juga tak menemukan sesuatu, 
lalu ia melihat pada bulunya juga tidak melihat sesuatu. Ia pun saling berselisih akan ujung 
panahnya." 


0 <. WA 
BEN Yo A 227 2 È fa م‎ ES KA Laka hs وم‎ AK 35 LA Pap 
صل الله‎ gan) lê مَالِكِعَنَ أي مُوسَى‎ AE SA RI 

Pi 
A A A 7 7 
at و‎ @ {f كو يو‎ az gê — و عادو‎ : aaa g 7 
آنَوَيَعْمَ لبه كالأَتْرْجَةَطعْمَهَاطِيَكُوَرِيحَهَاطيَبٌ‎ AN AS Saya عَلَيّهوَسَلَمَقَالَالْمُوَ‎ 
A 


4 2 a Lai 3, FS A 1 2 50 PLANG و‎ hari 27 2 A 17 Pad 
لمتافق الذي يقرا‎ AI Jia su لار‎ AA Sai Pi) مِنالذيلا يقرا‎ PAK 
Pp E 24 2 Pa 4 م و رد 7ور‎ bat — سار‎ 2 
Gab sE ST JAN AN الذي‎ UAN A Eb abu sa EST AN 


Aa, 


4671. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Seorang mukmin yang membaca Al Our'an dan beramal 
denganya adalah bagaikan buah utrujah, rasanya lezat dan baunya juga sedap. Dan orang 
mukmin yang tidak membaca Al Qur'an namun beramal dengannya adalah seperti buah 
kurma, rasanya manis, namun tidak ada baunya. Sedangkan perumpamaan orang munafik 
yang membaca Al Our'an adalah seperti Ar Raihanah, aromanya sedap, tetapi rasanya pahit. 
Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al Qur'an adalah seperti Al 
Hanzhalah, rasanya pahit dan baunya juga busuk." 


Bab: Bacalah alguran selama menjadikan hati kalian bersatu padu 


ae Ia Da 8 ENEA aaa E”: مَرَ انَّالْجَوَ‎ îe الا ا‎ Aira 
نأك عن ` ب بن بدائله عن 5 يد‎ PE دعن ا‎ 9 » 
4 


ES قو‎ PEN بكم‎ 3 BEAST AN 4 IE 


4672. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Abu Imran Al Jauni dari Jundub bin Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Bacalah Al Our'an ketika hati-hati kalian memang menyatu, 
namun jika kalian berselisih, maka beranjaklah darinya." 


HAN gae ي مطيع نأي‎ AE Sana م‎ PANAS مرو 3 و‎ erna 
ita BE : PT AKA TEA UN AN P LAI: arie AN AN An : 


رر ۶2 


AN و بوم‎ PE 2 F, 2 27 23 عن‎ 2. LABDA aa 
Er ا‎ ERA a gas عب سَعِيدبّنْرَيدِعَنَ أي‎ GREEN EA ya فقو‎ 


Aa A2 


SEMEN gae gê nge NE 32 SUS BAU ghe عَنْسْعْبَدَعَ نأي‎ IR 384 


35 PPAS ابت نر كوو‎ 
4673. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali Telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman bin Mahdi Telah menceritakan kepada kami Sallam bin Abu Muthi' dari Abu 
Imran Al Jauni dari Jundub bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bacalah Al 
Our'an ketika hati kalian memang menyatu, namun jika kalian berselisih, maka beranjaklah 
darinya." Termasuk Mutaba'ahnya adalah Al Harits bin Ubaid dan Sa'id bin Zaid, dari Abu 
Imran namun Hammad bin Salamah dan Aban tidak memarfu'kannya. Ghundar berkata,: dari 
Syu'bah dari Abu Imran Aku mendengar Jundub berkata: Dan Ibnu 'Aun berkata, dari Abu 
Imran dari Abdullah bin Shamit dari Umar. Ungkapannya: Dan Jundub adalah lebih shahih 
dan lebih banyak. 


A 
ده‎ 


biasa PETEA) ANA NE ISIS ن ڪر بپ‎ TE AGA دا‎ 


KA <o g + ور‎ 2 4 PEA y 2 Z 
Jag Nda b Aben Sit Se a N 
A; وم + ر‎ 


WI SSS IS لمكي وسم‎ 


A a 


فأهلكوا 


4674. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abdul Malik bin Maisarah dari An Nazzal bin Sabrah dari Abdullah bahwa ia 
mendengar seorang laki-laki membaca ayat, sementara ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membacanya tidak seperti itu. Maka aku pun mengambil tanganya dan pergi 
bersamanya menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: "Bacaan 
keduanya adalah sama baiknya. Bacalah, 'AKBARU 'ILMI.'" Beliau bersabda: "Sesungguhnya 
orang-orang sebelum kalian telah berselisih, sehingga mereka pun binasa." 


A‏ م 


قافرا EAE a NG eae‏ اختلقوا 


امسا 


Kitab: Nikah 


Bab: Anjuran untuk menikah 


RAW‏ و 0 2و 27 GA 7 ga‏ ع 
AN Eg E Lana AP La AN‏ 


A 


Kn 555 dn ga sale d AAA تلاك رهط إل بيو تأرو‎ Bah مَالِشِرَضِيَ الله‎ 


2 
و‎ 204 D bb 


0 ر‎ Ns رجه‎ oka aa, A سل‎ gale An “Mede 
DANIEL او‎ JUS فما ځور وا گام تقالو‎ a e 
حر آنا‎ IE AA JAN ke GINA TIGA EL paia a sa 


Oi 224 5 eg T7 PA oma 6‏ ر 
ai aa ak aa aa‏ ارين SINGG‏ رَو SEA SAS KAIN‏ 


0 Pang A 5 وور‎ 


ALS, ASN A GALAK Aa NIA, 
SAGA ترو‎ Asas KAWAH AK 


balad 


4675. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Amir Abu Maryam Telah mengabarkan 
kepada kami Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepada kami Humaid bin Abu 
Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Ada tiga 
orang mendatangi rumah isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya tentang 
ibadah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan setelah diberitakan kepada mereka, sepertinya 
mereka merasa hal itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, "Ibadah kita tak ada apa- 
apanya dibanding Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bukankah beliau sudah diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang?" Salah seorang dari mereka 
berkata, "Sungguh, aku akan shalat malam selama-lamanya." Kemudian yang lain berkata, 
"Kalau aku, maka sungguh, aku akan berpuasa Dahr (setahun penuh) dan aku tidak akan 
berbuka." Dan yang lain lagi berkata, "Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah 
selama-lamanya." Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada 
mereka seraya bertanya: "Kalian berkata begini dan begitu. Ada pun aku, demi Allah, adalah 
orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, dan juga paling bertakwa. Aku 
berpuasa dan juga berbuka, aku shalat dan juga tidur serta menikahi wanita. Barangsiapa 
yang benci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku." 


14 


kaé Ji ا٤ع اَن‎ ANA jd اهي عن يو‎ AE Sang 
ولات‎ Abas من اليْسَا‎ LL SAI ska VI as Ija ir 
الك يَاابَنَ‎ ON A NGA EA laa Ea BAE Aa 36 را‎ 4 
EEEE TES ها‎ GAK ANA 

AN yah ág Kolza í E ARE PA NA Asas نپوا‎ 


4676. Telah menceritakan kepada kami Ali la telah mendengar Hassan bin Ibrahim dari 
Yunus bin Yazid dari Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa ia 
bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah Ta'ala: "Dan jika kalian khawatir tidak bisa 
berlaku adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita yang baik-baik, dua, tiga, atau 
empat, jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau hamba sahaya 
kalian, itu lebih dekat agar kalian tidak melanggar batas (OS. Annisa' 3). Maka Aisyah 
menjelaskan, "Wahai anak saudaraku, maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim 
bertempat tinggal di rumah walinya. Lalu ia pun menginginkan harta dan juga kecantikannya. 
la ingin menikahinya dengan mahar yang sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahinya 
kecuali mereka dapat berbuat adil terhadap mereka dan menyempurnakan mahar. Karena 
itu, mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain mereka." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Barangsiapa dari kalian telah 
memiliki ba ah..." 


A 


A MA حَدَكْنِي‎ NG عَمَش‎ Ke NGGE AA NS 
Kena usa IS ja NALA GG NG ب مت‎ KE KAN 
KAN S اا‎ si NAN Yana الى‎ 


قال يا عَلقَمة قَامهيَت ليه وهو يقو yaaa‏ ا تر 2 Wala sah‏ 


دیس 


< Pd 


Als aa aa 


14 


As yaa BARU A A AG مه يرو‎ GA 


4677. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Ibrahim dari 'Algamah ia berkata: Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun 
ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya 
aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, 
"Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan 
mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak 
berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Algamah." 
Maka aku pun segera menuju ke arahnya. la berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka 
sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: "Wahai sekalian 
pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia 
menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan 
lebih bisa meredakan gejolaknya."" 


Bab: "Barangsiapa yang tidak memiliki ba`ah hendaklah berpuasa" 


ENEL EGE, pii CAEN JAENA SE بن حه‎ ae ESS 
da yaa NN anna ME ME IBAN kên AN JAE ALAN 


SANG WN AAN يَامَعَشَرَ‎ ala yaah ANN ھک سول الله ص‎ 
Aa AAA SAT SAN aa Badi at IS San 


4678. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan 
kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata; Telah 
menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata; Aku, Alqamah dan 
Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata; Pada waktu muda dulu, kami 
pernah berada bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tidak sesuatu pun, 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Wahai sekalian 
pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, 
karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. 
Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan 
nafsunya." 


Bab: Banyak isteri 


- 
e 7 ع هو دس‎ P AA وه‎ 79 
Z 


کک ga‏ خب کا ھام بن يو شف AAN‏ یاځره قال EA AS AH‏ 

CC فال ابن‎ rasi gasak Nn PENA pat 
Ai ai CRB Na i i 
sáo PA Sa Ss 


4679. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada mereka, ia berkata; Telah 
mengabarkan kepadaku Atha' ia berkata; Kami pernah menghadiri jenazah Maimunah 
bersama Ibnu Abbas di Saif, lalu Ibnu Abbas berkata, "Ini adalah salah seorang isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Jika kalian mengangkat usungannya, maka janganlah kalian 
menggoncangkannya dengan keras, kokohkanlah dengan sempurna. Sesungguhnya di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ada sembilan orang isteri, beliau membagi hari-hari kepada 
delapan orang, sementara kepada yang satu orang tidak." 


A 4 


ر ر ر کار اا واس رد ا p‏ سور SAS‏ ر 9 
Sa Aa PER Lara‏ سَعِي د ESL‏ أذ رَضِيَ AN ALAN‏ صلی الله 


z 


ليوام GAN ga SE esa‏ ادو HAN‏ وټ و قال لي حَلِيفة دتا یری دبز رع 
هيو 5 Ajeng‏ و و aka ya‏ 


FEE IE dan SAS 
4680. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yazid 
bin Zurai' Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menggilir para isterinya dalam satu 
malam, sementara saat itu beliau memiliki sembilan orang isteri. Khalifah berkata kepadaku: 
Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari 
Qatadah bahwa Anas telah menceritakan kepada mereka, dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam. 


LA 


DAGANGAN ANANA Sa sis 35‏ زوبرت جار 
قال قال لي اب عباس AS Sg PENTANTE NGA‏ حير هذ AKU Pe‏ 


4681. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Hakam Al Anshari Telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Awanah dari Raqabah dari Thalhah Al Yami dari Sa'id bin Jubair ia berkata; 
Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, "Apakah kamu sudah menikah?" aku menjawab, 
"Tidak." la kemudian berkata, "Menikahlah, karena orang yang terbaik dari ummat ini adalah 
seorang yang paling banyak wanitanya." 


Bab: Orang yang hijrah, atau melakaukan kebaikan untuk menikahi seorang 
wanita... 


BA ge ka PAS Aa ھا‎ 
A 2 7 a eA 4 F A En 27 0 P 0 ور‎ 0 S n asa. s ر ےر‎ 


Para Bi 50 PERE E aman A5 


- - g 


ARUS sa SS A Yna ومن گات هجر ئه إل‎ AM 


4682. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah Telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits dari 'Alqamah bin 
Waqash dari Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan bagi 
seseorang adalah apa yang ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul- 
Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya 
lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu 
adalah sekedar kepada apa yang ia inginkan." 


Bab: Menikahnya orang yang dalam keadaan susah 


AS FE PSA Sh‏ َحْيَى ALAN SS É SIS‏ 25 الله 


BW n NÍ Susan Sa GIE AN AS كناكم‎ JBS 


4683. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Oais dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu, ia berkata; Kami pernah berperang 
bersama-sama dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, saat itu kami tidak mempunyai 
isteri, maka kami pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus mengebiri?." Namun, 
beliau melarang kami untuk melakukannya. 


Bab: Perkataan seorang laki-laki kepada kawannya "Lihatlah di antara isteriku 
mana yang kamu sukai..." 


SANA JUAN EA NG Ja الطو‎ ee عََسْفْيَانَعَنَ‎ SEA 


ALÉN Ee 256 AN» Djan KL angan ADAT A NAPA ES 3S‏ ف 


24 


ad 


Re 3 9 او و‎ Aa ut وو‎ EE Pas E A A 
Sbs اهلك و مالك دلو ني ڪل السو‎ y مالفال‎ Sak blak el baé pado a 
مِنْ‎ SARA EA EA KELAPA basi pa aga Pb ga) 

ESA SOIC KÍ HATE AE SIB IE RAISA 


قَالَأَوَلِمَوَلَوَِسَاةٍ 


4684. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Humaid Ath 
Thawil ia berkata; Aku mendengar Anas bin Malik berkata: Ketika Abdurrahman bin Auf 
datang, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'd bin Rabi' 
Al Anshari. Seorang Anshari itu memiliki dua isteri, maka ia menawarkan satu isteri dan 
setengah dari hartanya kepada Abdurrahman bin Auf. Namun, Abdurrahman berkata, 
"Semoga Allah memberkahimu dalam harta dan juga keluargamu. Cukup engkau tunjukkan 
padaku dimanakah pasar." Setelah itu, ia pun langsung ke pasar dan langsung memperoleh 
keuntungan berupa keju dan samin. Setelah beberapa hari, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melihatnya dan padanya terdapat berkas-berkas kuning, maka beliau pun bersabda: 
"Selamat wahai Abdurrahman." Abdurrahman berkata, "Aku telah menikahi seorang wanita 
Anshariyyah." Beliau bertanya: "Lalu apa yang kamu berikan padanya?" ia berkata, "Yaitu 
emas yang beratnya kira-kira satu ons." beliau bersabda: "Rayakanlah dengan walimah 
meskipun hanya dengan seekor kambing." 


Bab: Larangan untuk hidup membujang dan mengebiri 


A‏ ود وا و 


A - 8 
اح‎ GAN Lg TA? و ملع‎ 27A ی ور وه‎ R ےار 35م وو‎ 
A ر و‎ 2 5 y Ar, م‎ A و‎ ۶ 0 KA 2 
Ahi LEAN AA o 7, A ra 22 ار س 2 ار او‎ ui te م 9 ور نامي‎ 
Z wi 
6 NAWA ENG Aa N 
Z 03 - g ودر‎ 11 


P 35 a? A 7 ka Z و 9 و‎ 7 2 
KESAN LAN Sa GAMES PE EA AYLA PNS 
2: 
4 2 22 0 Z LA 
ANANA 5 ادوم‎ ANG 2717732 ر ر ار ے‎ 12At -27% a LG در‎ KA 2. ور ر‎ 
AS 3 90 saka oka a الله‎ be Gad بيو قا يقو للقدرَ ذلك يَعْنِي‎ 
z AO NA 


4685. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab ia mendengar Sa'id bin Al 
Musayyab berkata; Aku mendengar Sa'd bin Abu Waqqash berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah melarang Utsman bin Mazh'un untuk hidup membujang. Dan 
sekiranya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri. Telah menceritakan kepada 
kami Abu Al Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata; Telah 


mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa ia mendengar Sa'd bin Abu Waggash 
berkata: Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang Abdullah bin 
Mazh'un untuk melakukan hal itu, sekiranya beliau melakukannya, niskami kami telah 
mengebiri. 

SU Jas Ba SE RA يڙ عن‎ PE ani GAK ANA 
A ر‎ - 272 - 2001110 Pid EA MATAN 
AT WAE ANG فسَتَخْصِي‎ ANANA gala 
YANG NA Ie عو عامجا التو‎ 

Za 5 P 2243‏ و دسم 

KA Cg‏ وة SA S‏ هس عن ُو ض ن کر Ng‏ عأ سلمَدعن 

06 PA PIPA اس لے ے4‎ A TANNA? Lag 
KANGEN é ڪل‎ GI SEE JASA GAMANA Us AN Mean 

A رس‎ z2 4 4 0 A 

$ Sé لكقسکت‎ NG Jin dag ENG مِثْلَ‎ EP IL Aug 3 Au 


OS GE NS T یك کال ا عل اء‎ yet 


3331 


i 


4686. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Isma'il dari Qais ia berkata; Abdullah berkata; Kami pernah berperang bersama- 
sama dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan saat itu kami tak punya apa-apa. 
Kemudian kami pun berkata, "Apakah kami harus mengebiri?" Dan ternyata beliau pun 
melarang kami untuk melakukannya, lalu beliau memberikan rukhshah kepada kami, yakni 
menikahi wanita meskipun dengan mahar kain. Kemudian membacakan ayat: "Wahai orang- 
orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang dihalalkan 
Allah untuk kalian, dan janganlah kalian melampau batas, sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang yang melampaui batas." (QS. Almaidah 87). Ashbagh berkata; Telah 
mengabarkan kepadaku Ibnu Wahb dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah 
seorang pemuda, dan aku khawatir terhadap diriku bila terjerumus dalam kekejian, namun 
aku tidak memiliki sesuatu untuk menikahi wanita." Beliau terdiam. Aku pun berkata lagi 
seperti itu, beliau masih terdiam. Aku pun mengulanginya kembali, maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah, galam telah mengering (takdir telah 
ditetapkan) atas semua yang harus kamu hadapi, bolehlah kamu mengebiri, atau silahkan 
tinggalkan." 


Bab: Menikahi gadis 
L و د ع دا‎ NA s\ 2 امد‎ ot م وير‎ NG bs A P 2 Pa Apa ر اي‎ 
مسي سو سي له‎ SIS 


A9 > قدا مياوو‎ asa د‎ Es 


y SA 
a 
Un 
0 

E 
Ga 
N 
N 
RA 

5 

N 
Un 


4 


4 22 سے 51 4 4- a‏ 77| رو 4 ره si‏ 

Ra 0‏ 5 ناا نتر : Gs a‏ كَقَالَفي الزي برتغم تعن ی انر سول اله صلی الله 
Wa Sae Sagala‏ 

4687. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah 
radliallahu 'anha, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah 
sekiranya Anda singgah di suatu lembah, dan di dalam lembah itu terdapat pohon yang 
buahnya telah dimakan, lalu Anda mendapatkan satu pohon yang buahnya belum di makan, 
maka pada pohon manakah Anda akan menambatkan Unta Anda?" belia pun menjawab: 


"Pada pohon yang belum dijamah." Maksudnya, adalah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam belum pernah menikahi gadis selainnya. 


< < Pera واه بر‎ aA, ra 
يدنعام‎ Gelap AAL NA PA 
4 


A 


s 


Ad DI . 2 ر‎ Wi او > »| ميت‎ 

AAA Ab يَحْمِلكِفسَرَكَدَحَر ير‎ Ja Sha an AN وسم اريك ق‎ KAA! 
2 4 2 2 2 aah 2. TAS. -A e< 
e ا‎ 


4688. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Engkau telah diperlihatkan padaku di dalam mimpi sebanyak dua kali. 
Seorang laki-laki membawamu dalam balutan kain sutera seraya berkata, 'Ini adalah 
isterimu.' Maka aku pun menyingkap kain itu, dan ternyata di dalamnya adalah kamu.' Maka 
aku pun berkata, 'Jika ini dari Allah, niscaya Dia akan menjadikannya kenyataan." 


Bab: Menikahi janda 
Par PER TT اا‎ 
GAN قحس‎ HS طون قفني را‎ mas JELAS saa asa EN Je 
AEREE NGANG y كَأَجْوَدِمَاآَنَتَ اين‎ GA بعَدَرَة‎ 
a. : a tiain 


so 


TG KANA 


< LINGE I, 


PAN kaus‏ ا 


Ag ? 4 0 


4689. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Husyaim Telah menceritakan kepada kami Sayyar dari Asy Sya'bi dari Jabir bin Abdullah ia 
berkata: Kami pulang dari peperangan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka 
aku segera memacu untaku yang berjalan pelan. Kemudian seorang pengendara menyusulku 
dari belakang dan mencucuk Unta milikku dengan tongkat sehingga laju Untaku pun menjadi 
lamban seperti lambannya Unta yang kantuk. Dan ternyata orang itu adalah Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam, beliau bertanya: "Apa yang menyebabkanmu tergesa-gesa?" aku 
menjawab, "Karena aku baru saja memenikah." Beliau bertanya lagi: "Gadis ataukah janda?" 
aku menjawab, "Janda." Beliau bersabda: "Kenapa bukan gadis sehingga kamu dapat 
bercanda dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu?" Maka saat kami 
berangkat, beliau bersabda: "Berjalanlah dengan santai, hinga kalian sampai tepat pada 
malam hari -yakni Isya - dan agar keluarga yang masih kusut rambutnya dapat bersisir, dan 
juga bisa mempersiapkan diri." 


GA LA 2‏ م عي 


2 k 2G Wa و رامو‎ As TAS A Ket payah 1b و‎ 2 
REFAN قال يعت جَابر ب عبد اله رضي الله‎ pera SAS AAS SAS SAS 


A 


A 


NES‏ م ر D‏ رر BENANG‏ 12 فى يدم 2 ANGGANG AN AL NAH‏ سام 
ققا ل لي رسو Kugla pa Je d‏ وُت NO KA‏ لِلَعَدَارَى وَلِعَابَا 


A 


GA - As Lea Di هه‎ 9 - 2. DILAR |7 و‎ DAK A ع‎ 
AI AI َد اله يقو ل قال‎ gabah عَمَرو‎ NG بن ديتار‎ a A 


4690. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
Telah menceritakan kepada kami Muharib ia berkata; Aku mendengar Jabir bin Abdullah 
radliallahu 'anhuma berkata; aku telah menikah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bertanya padaku: "Bagaimana wanita yang kamu nikahi? Kujawab; aku menikahi seorang 
janda." Beliau bersabda: "Kenapa kamu tidak menikah dengan seorang gadis, sehinga kamu 
dapat bermain-main dengannya.?" Lalu aku pun menuturkan hal itu pada Amru bin Dinar, 
lalu Amru berkata; Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda padaku: "(Kenapa bukan) wanita yang masih gadis, sehingga kamu dapat 
bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu." 


Bab: Menikahnya orang muda dengan yang lebih tua 


- 
مه رب 


7 - 2G Pa A Wi س و‎ “5 GA 15 
GN A 2 21272% -g "Nata 2 LN 2 - .>5 2 OE Ah AA 2 w PANGAN 
Pasa اللَيّتْعَنَيَزِيدَعَنَعَِالعَنَعَوَةَأَنَالنْبِيَ صل‎ US عمد اله بن يو سف‎ US 


ISIS GA ني دين‎ TESIS PIL) ب‎ PNJ Ole طب‎ 
s Z Z 5 2 
Ira 


4691. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Yazid dari Irak dari Urwah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengkhithbah 
(meminang) Aisyah kepada Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun berkata pada beliau, 
"Sesungguhnya saya adalah saudara Anda." Beliau bersabda: "Yang kumaksudkan kamu 
adalah saudaraku di dalam Dinullah dan Kitab-Nya, maka Aisyah adalah halal bagiku." 


Bab: Siapa yang dinikahi? Bagaimana wanita yang baik?.. 


ZA 


2 ZA2 NG 


KEN 2 PE ANE بو‎ AJAL AE KAYU Pi Kas 


ke عل رف‎ kas se GS Sel AH A Mn 
obg dée s 


4692. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
Telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sebaik-baik wanita adalah yang 
dapat mengendarai unta. Sebaik-baik wanita Ouraisy adalah adalah yang paling lembut dan 
simpati pada anak di masa kecilnya, dan paling bisa menjaga harta suaminya." 


Bab: Menjadikan budak-budak wanita sebagai isteri 


36 a ANN G3 Awas DARA Ja ENG A 


ap 


BARAN JE Gd a nak EN pe ANG gan بيد قال قال ر‎ ESA 25 


Si A 746 Laga مه‎ a ih Ig 6 سے ار اس يه | ده‎ 
Iin EUR Sol EME PITA أك اقا حم اديا‎ laa 


LVD ai, 


ME SIG sa . Aa ل كز‎ age KAS SAN 


Aa کر و ےہ‎ PWA Pa wus < F, Ae, م‎ 
KEMANA jasa NIA ea ane 
r 


4693. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid Telah menceritakan kepada kami Shalih bin Shalih Al Hamdani Telah 
menceritakan kepada kami Asy Sya'bi ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Burdah 
dari bapaknya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang 
laki-laki memiliki seorang budak wanita, lalu ia mengajarinya dengan sebaik-baiknya, dan 
mendidiknya dengan didikan yang terbaik, kemudian ia merdekakan dan menikahinya, maka 
baginya adalah dua pahala. Dan siapa pun dari kalangan ahli kitab yang beriman kepada 
nabinya dan beriman kepadaku, maka baginya adalah dua pahala. Dan siapa saja dari 
kalangan budak yang menunaikan hak tuannya dan juga hak Rabb-nya, maka baginya adalah 
dua pahala." Abu Bakr berkata; dari Abu Al Hashin dari Abu Burdah dari bapaknya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam: "la membebaskan lalu memberinya mahar." 


SA 


خد اید HE‏ أب ANA‏ ير بن حازم عَنَأَيُوبَعَنْمُحَمَدِعَنْأَبي 


Ara 2 DIA Ker‏ ركان اا نماد ين A‏ تعن محمد 


SKK SIN Yan Meri GL SANI عاي هر ير‎ 


pan 


SEE aana eta Ya‏ الَحَدِيتَ قاع طاهَا ها جر قات MIGAS‏ وَأَخْدَمَنِيآجَرَ 


A 


2س عرو 


16 بُو 3 AA‏ يَابَنِيمَاءِالسَّمَاءٍ 


4694. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Talid Telah mengabarkan kepadaku Ibnu 
Wahb ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Muhammad 
dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. -dalam riwayat lain- 
Telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari 
Muhammad dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali tiga kedustaan. Yaitu: Ketika Ibrahim melewati 
Penguasa diktator bersama Sarah. -Lalu beliau pun menuturkan kisahnya- lantas raja dictator 
itu malahan memberi Sarah seorang hamba sahaya namanya Hajar. Sarah berkata, 'Allah 
telah menahan tangan orang kafir (untuk menyentuhku) dan malahan memberiku seorang 
pelayan yang namanya Ajar (maksudnya sama, Hajar)" Abu Hurairah berkata: Itulah nenek 
moyang kalian wahai Bani Ma as Sama. 


Aa z 


; SEA ke BN A oN جَعْفَر‎ kas TAKWA | KAT UL SAS 
EITEAN EATA Ng khan AE SR LEE Ka en SAM 
IAI Sya slah, Pe a ع ای‎ WN, PE Aa 
MA من‎ IN IK E SALA Hen PN SA SAS pak 
WAYA Pe الو‎ ERARE مِمَّامَآَكتٌ يمينه‎ PS d) Se AN 
Ag 


4695. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Isma'il 
bin Ja'far dari Humaid dari Anas radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bermukim tiga hari di daerah antara Khaibar dan Madinah, beliau menikahi 
Shafiyyah binti Huyay. Maka aku pun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri 
walimahnya. Dan di dalam walimahan itu tidak ada roti dan tidak pula daging. Beliau 
menyuruh agar dibuatkan hamparan kulit lalu di dalamnya diberi kurma, keju dan samin. 
Seperti itulah acara walimah beliau. Maka kaum muslimin pun berkata, "Ia adalah salah 
seorang dari Ummahatil Muslimin ataukah sekedar hamba sahayanya." Mereka katakan, 
"Jika beliau menghijabinya, maka ia adalah termasuk Ummahat Muslimin, namun jika tidak, 
maka ia adalah hamba sahayanya." Maka ketika berangkat, beliau meletakkannya agak 
rendah di belakang, lalu beliau membentangkan hijab yang menutupi antara ia dan orang 
banyak. 


Bab: Menjadikan pembebasannya sebagai mahar 


SIA SA AN GEA HA 5 a A 


A ا‎ 


Pu صَفِيةوَجَعَلَ‎ BE sak صل‎ 


Ta 


4696. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Tsabit dan Syu'aib bin Al Habhab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam membebaskan Shafiyyah dan menjadikan pembebasnya itu 
sebagai maharnya. 


Bab: Menikahnya orang yang dalam kesusahan 


ر ا کا ور ر ایر ےو ا 2 0 - TE‏ 7 و سم 2 و مه« ML u Pei‏ تر 2 ام 4 
SS‏ 


ka AE AN‏ قات يا رسو ل اله جم MEME‏ دفي SI,‏ يا رسو ل اله 
HA abala ag 2 LZS‏ فاو - KA Kabar ta Asa A zie 2 e 2 LANG‏ 


T E PAE ل‎ D 


A lr 2% PRAE GA 7 ML ed BrE - 04 
f OES $ aa 44 


NAS SA AS ماو‎ Tn ah م‎ > 
SI aia اا اباش ناو‎ Me 


A - Pd 3 4 + ور 7 0 هوم‎ Widi 4, A 
يكن‎ akad) LE Sa ya GK Aap sabah As AU Jaa قال‎ 


4 


JASA م حى‎ Dea SEMASA ata) Bei AL 
سُورَةكُذَا‎ AO GAN ماكامعك مء‎ GAK بوقعي قلا‎ AS pala ال صل‎ 


LAL NA 9‏ و 27 اس A‏ 77 5 2 راص 
brihi EA KHAS EET‏ كَلَيِكَكَالَ : OAOE AU‏ 
A?‏ سم 

ol GAN 


4697. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Abdul 
Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi ia berkata; Seorang wanita 
datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku 
datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memandangi wanita itu, beliau arahkan pandangannya ke atas dan kebawah lalu beliau 
menundukkkan kepalanya. Maka wanita itu melihat bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak memberi putusan apa-apa terkait dengan dirinya, maka ia pun duduk. Tiba- 
tiba seorang sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat 
kepada wanita itu maka nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau pun bertanya: "Apakah 
kamu mempunyai sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" sahabat itu menjawab, "Tidak, demi 
Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah 
ada sesuatu." Laki-laki itu pun pergi dan kembali seraya berkata, "Tidak, demi Allah wahai 
Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda lagi: "Lihatlah, meskipun yang 
ada hanyalah cincin dari besi." Laki-laki itu pergi laki kemudian kembali dan berkata, "Tidak, 
demi Allah wahai Rasulullah meskipun hanya cincin besi. Akan tetapi aku mempunya kain 
ini." Sahl berkata; la tidak memiliki kain kecuali setengah. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam pun bersabda: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu. Jika kamu 
memakainya maka ia tidak akan kebagian, dan jika ia memakainya maka tidak akan 
kebagian." Akhirnya laki-laki itu duduk hingga lama, lalu ia beranjak. Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pun melihatnya hendak pulang. Maka beliau memerintahkan 
seseorang agar memanggilnya. Ketika laki-laki itu datang, beliau bertanya: "Surat apa yang 
kamu hafal dari Al Qur'an." la berkata, "Yaitu surat ini." la menghitungnya. Beliau bersabda: 
"Apakah kamu menghafalnya dengan baik?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau 
bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar 
hafalan Al Aur anmu." 


Bab: Sekufu dalam agama 


2 دسم 


CE عَنْعَايِضَدَرَضِيَ‎ KNPI PN AKAN A 


ra 


APA 


KE ASI‏ بر AN aa AN Saban NG GP ian‏ عَكَيَهِوَسَلَمَ 
MEN yA AN 32 B3 Kn Si Kak Ter. a 23 maa‏ 


Ge 


Éa لتاس‎ KSR ر جلاف‎ Hera BI يلم‎ PANA BILA SAS 
AA us HATE AN asa BIA Se دعو‎ PNJ, Saat matra 


LA 
AT و‎ 


a JAE 2 Sy AS ANN A SI 
APN NA َيه وسم‎ NIA 544 
R KAN ang 


4698. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair dari Aisyah 
radliallahu 'anha, bahwasanya; Abu Hudzaifah bin Utbah bin Abdu Syamsy -ia adalah seorang 
ahli Badar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam- menjadikan Salim sebagai anak angkat 
dan menikahkannya dengan anak perempuan saudarinya Hindu binti Al Walid bin Utbah bin 
Rabi'ah. Dan ia adalah bekas budak dari seorang wanita Anshar. Yakni, sebagaimana Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjadikan Zaid sebagai anak angkat. Beliau termasuk 
orang yang mengambil anak angkat pada masa Jahiliyyah hingga orang-orang pun menduga 
bahwa Zaid nantinya akan mewarisi hartanya, hingga pada akhirnya Allah menurunkan ayat: 
"UD'UUHUM ILAA `AABAA`IHIM.." hingga firman-Nya, "WA MAWAALIIKUM." Akhinya 
mereka pun mengembalikan (nasabnya) kepada bapak-bapak mereka. Dan siapa yang tidak 
diketahui bapaknya, maka ia adalah maula (budak yang dimerdekakan) dan saudara 
seagama. Kemudian datanglah Sahlah binti Suhail bin Amru Al Qurasyii lalu Al 'Amiri -ia 
adalah isteri Abu Hudzaifah bin Utbah- kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menganggap Salim sebagai anak, sementara Allah 
telah menurunkan sebagaimana apa yang telah Anda kethaui." Kemudian ia pun 
menyebutkan hadits. 


- 
- 2 همه 


4 GA A 2 42 & = Z i A 2 52 Pa 
Lea هِشَامعَنّأَبِيهعَنَ عَايِشَدُقَالتدَخَلُرَ‎ MALAM in MA Ka cava 
2 


A 
يهال‎ << «^ 02020 2202377 EP TAV EAE N7 AA Teng anak as 


ANA Bg AK 2‏ 1 ده ثم NENG 3 „lorz‏ دادر الگ 
حجيو شترطي وقول Depa A A Aa‏ مب AL‏ دجن سور 


4699. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail Telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menemui Dlubabah binti Az Zubair, maka beliau bersabda: "Sepertinya kamu ingin 
menunaikan ibadah haji." Ia pun berkata, "Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku kecuali 
sakit." Beliau pun bersabda: "Tunaikanlah haji, dan berilah syarat. Bacalah: 'ALLAHUMMA 
MAHILLII HAITSU HABASTANII (Ya Allah, tempat migatku adalah di tempat Engkau 
merintangiku)."" Saat itu, ia adalah isteri daripada Miqdad bin Al Aswad. 


IM 
“4 y 2 


5 و 2 رمع و 0 < 3 a‏ 0 
A‏ ا 22 2 .2 Era y‏ 2 و و 2 r 2 r‏ 2 ر 9ر 
د دتا RE SAS‏ الله قال SAS‏ سَعِيد بنا ي سَعِيدٍ عَنَأبِيه عن ي هر 3 8 


A 


ري GAN ELSA‏ صل E‏ ومام AU YA SE‏ جما او لينا 
DAS feo, A5‏ 


Ge 


A 
A 254 - 


4700. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena 
kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan 
beruntung." 


Z 4 
3G AB 0 A DN و‎ 2 AK 275 7 To 2 “14 ta 2 Papa DS 24 2 259 
جل علي ر سول الو صل الله‎ AJE اَنَأ حازم عَنَأبِيهِعَنَسَهلٍ‎ SA اه بن مر ة‎ AN UAS 
A رار‎ G 2A F و‎ 


ar A LEDENE 21‏ مكاج - 0 ,< LP WPa, tf‏ كحم 9 BK NGINA‏ عه 
NEO akih) Nih G a La ade‏ 


s 


Wah P GN an r ANGGA a A RAAK بر ر ر 4 ل م‎ ab رر‎ 
SENIN خَطب‎ Ag ia an 


او EA E‏ رار Am, EAE‏ عام ر اور و رر Os ie‏ ره جف 
ANU ua Ga NN‏ صل al aE‏ هذا حير PI Nede‏ 


4701. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl ia berkata; Seorang laki-laki lewat di hadapan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau pun bertanya kepada sahabatnya: 
"Bagaimana pendapat kalian mengenai orang ini?" mereka menjawab, "Ia begitu berwibawa. 
Bila ia meminang pasti diterima, dan bila memberi perlindungan pasti akan dipenuhi, dan 
bila ia berbicara, niscaya akan didengarkan." Beliau kemudian terdiam, lalu lewatlah seorang 
laki-laki dari fugara' kaum muslimin, dan beliau pun bertanya lagi: "Lalu bagaimanakah 
pendapat kalian terhadap orang ini?" mereka menjawab, "la pantas bila meminang untuk 
ditolak, jika memberi perlindungan tak akan digubris, dan bila berbicara niscaya ia tidak 


didengarkan." Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang 
ini lebih baik daripada seluruh kekayaan dunia yang seperti ini." 


Bab: Sekufu dalam harta, dan pernikahan lelaki miskin dengan wanita kaya 


Ga KATA Letak 1 جح ری ر ميا‎ «6 
3 3 2 á S ي‎ 
A A و‎ D 
2A 34, SKi pe a aT ام 52 22 5 سي - 2247 و‎ 00 A ر‎ 
P هذوا تب‎ SGG افي اليَتَامَى) قالتٌ‎ slank Sa EA EÁ 25 


A LA 
£ 


2 هدحوب ad 2 Ha in‏ ع ”اي ١م‏ و م Z‏ م ود A‏ کے 
Ag‏ دَأنَيَنَكَقِصَصَدَاقَهَا rr‏ إكُمَالٍ 
g ls 2 Axa - : A og‏ ا او ر ر رو مي 
Kiol aai‏ حمَنَسِوَاهنَقَالَتَ وَاسْتَفْتَىَالنَّاسُرَسُولَالتَوَصَلَاللَمعَلَيهوَسَلْمْبْعَدَدَلِكَ 
ta MAT Ato NAN Aa‏ و PAKA, NIAT a‏ 
درل الله (وَدسَتَفْتوَكَفي اليْسَاءِإل SSS Share ag A TEKA‏ 


4 


WIT gi AEE É SARAN JAS انين گاج ها ودم راو ساني‎ AJE 


z 


12-2 > Tn ر‎ a PAEA PEN ار 2س مت‎ 2 <. LING -3i 
AES gé کو تا جين ر‎ NENENG LN aA i کو‎ Ji 


2 و‎ 4 A 2 4 P رو‎ 
هاو يُمَطُوهَاحَقَهَاالَأْوْقَف الصَّدَاقٍ‎ ska BINI افيا‎ gat دار‎ LS Ss 
4702. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa ia 
pernah bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha mengenai firman-Nya, "WA IN KHIFTUM 
ANLAA TUOSITHUU FIL YATAAMAA.." Aisyah menjelaskan, "Wahai anak saudaraku, 
maksudnya adalah anak perempuan yatim yang tinggal di rumah walinya, lalu sang wali pun 
berhasrat pada kecantikan dan juga hartanya. Namun sang wali itu hendak mengurangi 
maharnya. Karena itu, mereka pun dilarang untuk menikahi anak-anak perempuan yatim itu 
kecuali dengan menyempurnakan maharnya. Akhirnya mereka pun diperintahkan untuk 
menikahi wanita-wanita selain mereka." Aisyah juga menjelaskan, "Setelah itu, orang-orang 
pun pada meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Allah 
menurunkan ayat, 'WA YASTAFTUUNAKA FIN NISAA..'" hingga firman-Nya, "WA 
TARGHABUUNA AN TANKIHUUHUNNA.' Maka Allah pun menurunkan ayat kepada mereka, 
bahwa jika ada anak perempuan yatim yang memiliki kecantikan wajah dan harta, apabila 
mereka ingin menikahinya, mereka diminta untuk menyempurnakan mahar. Apabila anak 
puteri yatim itu tidak mereka senangi lantaran tak memiliki harta dan kecantikan maka 
mereka pun meninggalkannya dan mencari wanita lain. Karena itu, sebagaimana mereka 
meninggalkannya ketika mereka tak menyukainya, maka mereka pun tidak diizinkan untuk 
menikahinya saat mereka berkeinginan kecuali dengan berbuat adil pada mereka dan 
memberikan haknya yang harus dipenuhi yakni Mahar." 


Bab: Berhati-hati dari kesialan wanita 


pAr 


م NGT an‏ ملكي - 7A 24 22 37? 7 BA fik a‏ 7 وو 0 
حَدثتا إسماعيل sa‏ مالك عن ابن ش هاب عن رةو سال ARE EA‏ 


LA 
A 2 


2? Z Mi az 3 هورم‎ 7 DNA GN LA Ii - 2 
GANG JEN Ga IIA ASA SANA sa, 


4703. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Ibnu Syihab dari Hamzah dan Salim keduanya adalah anak Abdullah bin Umar, dari 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: " Adakalanya kesialan itu ada pada wanita, rumah dan juga kuda." 


عر بن SISA‏ 


a AGA LANG E EA‏ حَدَتْتَاعْمَمْ ana‏ 2ن | موقن ات شر 


EEA ATU KAN AAA ja Aie TN APA عند‎ BAM SE 
yA al E 


4704. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal Telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' Telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad Al Asyqalani 
dari bapaknya dari Ibnu Umar ia berkata; Mereka membicarakan kesialan di sisi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Sekiranya 
kesialan itu ada pada sesuatu, maka niscaya akan terdapat pada rumah, wanita dan kuda." 


r 


MERA Hana حَازِم عَنْسَهْلٍ‎ A A A بن يو‎ AA EN Pa 


SA 33 PAF سو‎ Ai PA AN AP 


4705. Telah menceritakan kepada kami Abudllah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'dari bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya kesialan itu ada pada sesuatu, maka niscaya akan terdapat kuda, 
wanita dan rumah." 


ر ارا کے ر ا Peng‏ ام an‏ ”م و 7 5 59 7 & - GS‏ 
Ea LA Ia Ka EA SAS SAS‏ اغمان الب دی عن اسا ين 3 AN‏ 
ع JUN jae pat MAS AN aa‏ ڌر كت بَعْدِي AYE‏ عَلَ الدّجَالمِنَاليّسَاءِ 


4706. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Sualaiman At Taimi ia berkata; Aku mendengar Abu Utsman An Nahdi dari Usamah bin Zaid 
radliallahu 'anhuma berkata; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki 
melebihi fitnah wanita." 


Bab: Wanita merdeka menjadi isteri seorang budak laki-laki 


AS‏ الاير فو شت اکر مالف عَنْرَيِيعَبن أي DE‏ من عن القاس م بّنِ مُحَمَِّعَنٌ 
عَايشَدَرَضِيَ الله Sa‏ ير SE‏ سن SEA Je ANI 23383 SI EL‏ 


04 - 4 


BAN وبر مە ىالتار قر‎ SAE لاله صل‎ AI Aa ta! SEA S5 G 


PA‏ دور ي 


GAN BA NGGAK AYAT GAS Jasa Me 


ag 


4707. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah 
radliallahu 'anha, ia berkata; Pada Barirah terdapat tiga sunnah. la dimerdekakan, lalu diberi 
pilihan. Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya hak waris 
kepemilikan budak (wala') itu adalah bagi yang memerdekakan." Kemudian suatu ketika, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk sementara periuk berada di atas api, lalu beliau 
pun disuguhkan roti beserta lauk. Maka beliau bersabda: "Bukankah tadi aku melihat 
periuk?" dikatakanlah pada beliau, "Periuk itu berisikan daging yang disedekahkan kepada 
Barirah, sementara Anda tidak makan sedekah." Beliau bersabda: "Baginya sedekah, tetapi 
bagi kita adalah hadiah." 


Bab: Tidak boleh menikah lebih dari empat 


en Si SARA aga LA NA‏ عن أَِهِعَنْعَابسَة )5 AA IE Aina‏ كاك 
Kei NA j‏ وهو و ارۇ AE‏ سي WAJA EL‏ 
Au Ie Aa jas Na LG 2 AE‏ 


4708. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah mengabarkan kepada kami Abdah 
dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah Terkait dengan firman Allah, "WA IN KHIFTUM ANLAA 
TUQSIMUU FIL YATAAMA.." la berkata; "Maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim 
yang terdapat pada seorang laki-laki, yakni walinya. Kemudian sang wali pun menikahinya 
lantaran ingin mendapatkan hartanya, namun bergaul dengannya dengan tidak baik, dan 
tidak pula bersikap adil pada hartanya, maka dari itu hendaklah ia menikahi wanita lain dua, 
tiga atau empat." 


Bab: Firman Allah "Dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 
yang telah kamu campuri.." 


EN A aeiia ea A bas NG Ja AE 


Pa LA 


SMA كَانَعِنَدَهَاوَ‎ daa LN SAN SENGIT ga 7 ga 
ع س رر‎ Dg Le Gin 4 Lema 
PAN ذف بيتك‎ MEN لاله هدار جل‎ Ae AAS LA ENG Lie IP NIS 


SAE BIS PALA حَفُصَةَمِ ن الرَصاعَة قات‎ IA Ala ALE صل‎ 
SN IM dah SAS SIA ISBN 


4709. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata; Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abdullah bin Abu Bakr dari 'Amrah binti Abdurrahman bahwa Aisyah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa, Suatu ketika, Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam berada di sisinya, dan ia mendengar suara seorang laki-laki yang 
meminta izin tepat di rumah Hafshah. Maka Aisyah berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, 
laki-laki ini meminta izin di rumah Anda." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Aku menduga bahwa ia adalah si Fulan, paman Hafshah karena susuan." Aisyah bertanya, 
"Sekiranya si Fulan itu hidup dari pamannya sesusuan, apakah ia boleh masuk kepadaku?" 
beliau menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Sesungguhnya sepersusuan itu mengharamkan 
apa yang diharamkan oleh hubungan keturunan." 


03 d A AZ PA WA 7 Z د‎ Pa Ge 
- A Na GL Ns تت‎ 27 | LL ميج امن‎ Lg? ARAU A 
hik ل‎ ee na مَسَددحَدثْنَا 5 يحيى‎ 
و‎ 2? A ۴ 5 ٠. CA AA ML & 
KEBAL AR 3 كال يشر‎ KAS Na TENANG EN da gal 
و‎ 


Ala ر« ممه‎ > NR 4 ١ ىَ‎ 
e معت‎ 


Pr” 


e 


4710. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas ia berkata; Pernah ditanyakan 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Apakah Anda akan menikahi anak perempuan 
Hamzah?" beliau bersabda: "Sesungguhnya perempuan itu adalah anak saudara sesusuan 
saya." Bisyr bin Umar berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah Aku mendengar 
Qatadah Aku mendengar Jabir bin Zaid semisalnya. 


NE LSN, na ASA <2 26 افع‎ awalan حد‎ 


DA 


AA SNG Kasi kn AA ca NG AGA DANA‏ ينك أي فا 
aa e Fa pe LIK en IA‏ ال صل ا 


Z 7 


27 LA 


On k AMT 2 Tors a AGS Lana 24 la 2 - 
KA Si نت‎ iiaii Si a PE NEATA Jon WAGE da sala 


LENS, رَبِيبَتي ف‎ EPEN PEIA 
AE IN aiaei EKPA 55 ING sa. عرض‎ Ore 535 Rabi 


- 
ai رط‎ < 


N aa NA PAK DHAN e 
33 raga D Se s e AJE TAG 


4711. Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az Zubair bahwa 
Zainab binta Abu Salamah Telah mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Habibah binti Abu 
Sufyan Telah mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah berkata, "Wahai Rasulullah nikahilah 
saudaraku binti Abu Sufyan." Maka beliau balik bertanya: "Apakah suka akan hal itu?" aku 
menjawab, "Ya. Namun aku tidak mau ditinggal oleh Anda. Hanya saja aku suka bila 
saudariku ikut serta denganku dalam kebaikan." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Sesungguhnya hal itu tidaklah halal bagiku." Aku berkata, "Telah beredar berita, 
bahwa Anda ingin menikahi binti Abu Salamah." Beliau bertanya: "Anak wanita Ummu 
Salamah?" aku menjawab, "Ya." Maka beliau pun bersabda: "Meskipun ia bukan anak tiriku, 


ia tidaklah halal bagiku. Sesungguhnya ia adalah anak saudaraku sesusuan. Tsuwaibah telah 
menyusuiku dan juga Abu Salamah. Karena itu, janganlah kalian menawarkan anak-anak dan 
saudari-saudari kalian padaku." Urwah berkata, Tsuwaibah adalah bekas budak Abu Lahab. 
Waktu itu, Abu Lahab membebaskannya, lalu Tsuwaibah pun menyusui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Dan ketika Abu Lahab meninggal, ia pun diperlihatkan kepada sebagian 
keluarganya di alam mimpi dengan keadaan yang memprihatinkan. Sang kerabat berkata 
padanya, "Apa yang telah kamu dapatkan?" Abu Lahab berkata."Setelah kalian, aku belum 
pernah mendapati sesuatu nikmat pun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan 
Tsuwaibah." 


Bab: Tidak ada (hukum) persusuan setelah dua tahun 


SEN Nge AA Pen ên MEN EKA KEBAL 


LA 


Jas Ni Sa Pn sá AEREE ا‎ 
لْمَجَاعَدَ‎ pake MLS Apa 25 SN 


4712. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Al Asy'ats dari bapaknya dari Masrug dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam suatu ketika menemuinya, sementara di tempatnya terdapat 
seorang laki-laki dan sepertinya rona wajah beliau berubah dan membencinya, maka Aisyah 
pun berkata, "Sesungguhnya ia adalah saudaraku." Maka beliau bersabda: "Lihatlah siapakah 
saudara-saudara sesusuan kalian, karena susuan itu karena lapar." 


Bab: Air fahl 


AMA NELLA PAS Na هو‎ PA Ia Es si 
: ABE 6 ASN AE Aa gag : LA AI 


4713. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah bahwa setelah turunnya perintah 
hijab, Aflah saudara Abu Al Ou'aisi datang dan meminta izin padanya, dan ia adalah paman 
sesusuannya. Aisyah berkata: Maka aku pun menolak untuk memberi izin padanya, dan 
ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, aku mengabarkan apa yang kulakukan, 
maka beliau memerintahkanku untuk mengizinkannya. 


ABI 


een 222 ۶ و و روه ار‎ a ع ءاه‎ . AREPA 
E PE A AE R Daan 


Bab: Persaksian wanita yang menyusui 
WKE an isa هاخا‎ A AWYA CASE AS ah HE wed 


Kera FA aba SBS بيد بنا ي مر ڪن قبن‎ aa 


aka gala KL Ge ANUS EN pai AGAN AL ING 


LA 
4 4 


Lele‏ و 


NGANG P <7 2 Gl‏ س9ر 32 هم 
GA USAI JSI jai TAN SAS BL, Pe TEETAN‏ 
Pa‏ 


s2 
وهي‎ 
2 A 2 A pa 
BEE IS گنت او قَدَرَحَمَتٌ‎ en Gelas SIB ES AS 
5 دال او ا‎ Aas IS JÊNG 3 


4714. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Abdullah bin Abu Mulaikah 
ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ubaidah bin Maryam dari Ugbah bin Al Harits -Abu 
Mulaikah berkata; Dan aku telah mendengarnya dari Ugbah, tetapi hadits Ubaid lebih aku 
hafal- ia berkata; Aku menikahi seorang wanita, lalu seorang wanita berkulit hitam 
mendatangi kami seraya berkata, "Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua." Lalu 
aku pun segera mendatangi Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Aku berkata, "Aku telah 
menikahi si Fulanah binti Fulan, lalu kami didatangi oleh seorang wanita berkulit hitam 
seraya berkata padaku, 'Sesungguhnya aku pernah menyusui kalian berdua.' Wanita itu 
pembohong." Lalu beliau pun berpaling dariku, lalu aku menghadap lagi ke wajah beliau dan 
berkata, "Sesungguhnya wanita itu adalah pembohong." Beliau bersabda: "Apa salah wanita 
itu, dan bukankah ia telah berkata yang sesungguhnya, bahwa ia benar-benar telah 
menyusui kalian berdua. Tinggalkanlah si Fulanah itu." Isma'il memberikan isyarat dengan 
jari telunjuk dan jari tengahnya saat mengkisahkannya kepada Ayyub. 


Bab: Firman Allah "Dan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 
yang telah kamu campuri.." 


sja kibi اا دا هجالعو ا وعو ر يفت كر‎ ATAA 


ور 


KAA PMT EGA kulon Nb‏ نک قال اد 13 aaa AA‏ تاوا م 


MENGA 5 gak ر‎ An و‎ AG و‎ ja Pd 

25 Pes BL ASA GELI AE IE AI, AH Ia 

U م‎ Z 2 Pae z 2 2 مه‎ TA r 2 عر‎ 2 < 
SANI SI S iren a Wai وَأَبَاهَاتْوَ‎ NANAS EA 

TA, Blm USS 


4715. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Zainab dari Ummu Habibah ia 
berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat terhadap anak wanita Abu 
Sufyan?" beliau balik bertanya: "Saya suruh apa memangnya?." Aku berkata, " Maksudku, 
engkau menikahinya. Rasul bertanya 'Apakah engkau menyukainya? Saya katakan, saya tak 
ingin jika kebaikanmu kunikmati sendiri, namun saya ingin agar kebaikanmu juga dinikmati 
saudariku." Beliau bersabda: "Sesungguhnya ia tidaklah halal bagiku." Aku berkata, "Telah 
sampai berita kepadaku bahwa Anda ingin tengah meminang." Beliau bertanya, "Maksudmu 
adalah anak wanita Ummu Salamah?" aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Meskipun ia 
bukan anak tiriku, tidaklah ia halal bagiku. Tsuwaibah telah menyusuiku dan juga bapaknya. 
Janganlah kalian menawarkan anak-anak perempuan dan juga saudari-saudari kalian 


padaku." Al Laits berkata: Hisyam menceritakan kepada kami bahwa, Durra adalah bintu Abu 
Salamah. 


Bab: Firman Allah "Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perawan yang 
bersaudara kecuali yang sudah berlalu pada masa lampau.." 


WAN ANE AN AE IM LEAN GI سف‎ Sa 


رم 2 


ai‏ و oa D‏ شري و 


A 747 


7 yy 5 San saga 00000 


و 


s 


قَالَ بِنَت َم 


3¢ 


KAS Ngga TEA حَجْري مَاحَلَّتْ ل‎ SEN اله و‎ ISA Lg 
SSI ANN SAE IE BIAN مني و‎ 


4716. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab bahwa Urwah bin Az Zubair Telah mengabarkan 
kepadanya, bahwa Zainab binti Abu Salamah Telah mengabarkan keapdanya bahwa Ummu 
Habibah berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudaraku binti Abu Sufyan." 
Beliau bersabda: "Apakah kamu suka?" Aku menjawab, "Ya, dan bukan berarti aku mau 
berpisah dengan Anda. Tetapi, orang yang paling aku sukai dapat ikut serta dalam kebaikan 
denganku adalah saudara perempuanku." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya hal itu tidaklah halal bagiku." Aku berkata lagi, "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya kami tengah berbincang-bincang bahwa Anda ingin menikahi Durrah binti Abu 
Salamah." Beliau balik bertanya: "Binta Ummi Salamah?" Aku menjawab, "Ya." Beliau 
bersabda: "Demi Allah, sekiranya ia tidak dalam asuhanku, ia pun tidaklah halal bagiku. 
Sesungguhnya ia adalah anak dari saudara sesusuanku. Yang demikian karena Tsuwaibah 
telah menyusui aku dan juga Abu Salamah. Karena itu, janganlah kalian menawarkan anak- 
anak perempuan kalian kepadaku dan jangan pula saudara-saudara perempuan kalian." 


i 


Bab: Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya 


Wia A AAA sa 
SEA En EA BASIS 3 asi MERA 


4717. Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
Telah mengabarkan kepada kami Ashim dari Asy Sya'bi bahwa ia mendengar Jabir radliallahu 
'anhu berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang bilamana wanita dimadu 
dengan bibinya baik dari jalur ibu atau bapaknya." Dawud berkata; Dan Ibnu 'Aun dari Asy 
Sya'bi dari Abu Hurairah. 


As LG شان‎ ar د‎ s yh 


خد اغد لله بن يو سفا ENG MLS‏ أبي هْرَيْرَكَرَضِيَ 9 LNE‏ 
رسو لاله صل IG: AKSI Sa‏ 


4718. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh dimadu dengan bibinya 
baik dari jalur ibu atau ayah." 


Gn 
— 


e a Z 70 ANG 2 j 2 لام دم 24772% و‎ 
PI Pkn SALES RIDE نش‎ BER EN E SA 
SL AAN sepi ES NS ela sak E NGENEH 


ra عن “د‎ (era 


CL AS AAL ya ga PA Li SN SN PA Aan en AE 


4719. Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah ia 
berkata, Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Az Zuhri ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Oabishah bin Dzu'aib bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang bilamana wanita dimadu dengan bibinya (baik dari ibnu atau 
bapak). Dan menurut kami, bibi bapaknya termasuk juga dalam larangan tersebut. 
Sebabnya, Urwah Telah menceritakan kepadaku dari Aisyah, ia berkata, "Persusuan akan 
mengharamkan sebagaimana apa yang diharamkan nasab." 


Bab: Niah syighar 


BIAN رَضِيَ‎ AE ANGE LE LES PE SA 
نەش ا‎ BA TA أو ف‎ JANGE NG JASA UE ى‎ A asa £ 


4720. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwasanya: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melarang Asy Syighar. Asy Syighar adalah sesorang menikahkan anak 
perempuannya kepada orang lain agar orang lain tersebut juga mau menikahkan anak 
perempuannya dengannya, sedangkan diantara keduanya tidak ada mahar. 


Bab: Bolehklan seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seseorang? 
DAR 2AL AL A 4 ور را 272 ر ر‎ AG 
ya SE لبنت‎ e EN E اد‎ 
رو م‎ CA Naa KS ag P à ر ور عله‎ 


neng Wathon pasa AA dad اواك‎ 
PPN Sa a ié plimi ini Sasa gu ےب‎ en a 


4721. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Fudlail Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya ia berkata: Khaulah 
binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah mengibahkan dirinya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Aisyah pun berkata, "Tidakkah seorang 
wanita itu merasa malu, saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki?" Maka ketika 
ayat ini turun, "TURJVU MAN TASYAA'U MINHUNNA.." aku berkata, "Wahai Rasulullah, 
tidaklah aku melihat Rabb-mu, kecuali Dia mempercepat hasrat Anda." Ini diriwayatkan oleh 
Abu Sa'id Al Mu'addibi, Muhammad bin Bisyr dan Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari 
Aisyah. Dan sebagian mereka menambah atas sebagian yang lain. 


Bab: Nikah saat ihram 


GLA AIT Ya LA ور 227247 3 رو 262 و ر مه 255 - د‎ »3 er 
ME NGE يقال‎ PENS LEAN ENG Jne SI 3 SSS 
وء هو‎ 3 Pa TAN ا‎ 2 ae DA ا‎ ici 
ea WIN EN رَضِيَ‎ 
4722. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il Telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu Uyainah Telah mengabarkan kepada kami Amru Telah menceritakan kepada kami Jabir 


bin Zaid ia berkata: Telah memberitakan kepada kami Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menikah pada saat beliau dalam keadaan berihram. 


Bab: Rasulullah Shallallahu "alaihi wa Sallam dilarang dari nikah mut'ah 


Ae‏ > اہ 1 15 و ورو ور ر ZA‏ 4 و Li‏ وو ورو و 7إ 
Z‏ 


ra 


IM 2 LA a 
و و‎ 12 6 3 gr و‎ CEEE E Da EA و و ات م ووت ر و‎ 3. 
الله يه‎ IA ea gl 


Ta 


Pan‏ د او ET 2 A a‏ عم و 

KELANA وَسَلَمَْىعَنالْمَتَعَدَوَعَنَلحُوم‎ 
4723. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Uyainah bahwa ia mendengar Az Zuhri berkata: Telah mengabarkan kepadaku Al Hasan 
bin Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah bin Muhammad dari bapak keduanya 
bahwasanya: Ali radliallahu 'anhu berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang nikat Mut'ah dan memakan daging himar yang 
jinak pada zaman Khaibar." 


وو دجم ل و A‏ 


- 2 A رر و‎ “5 A 3 رہ‎ i 
NIA 2 A izz? 22 1 ل ا ا‎ BLIA NERA اي‎ MAN GA UU GG 
سيا عن متعه‎ SEA سيعت‎ JBS Tar شعبة عن ي‎ SAS KE USS Liye Kasa SAS 
15 GAN NA 225 Aa "La A 200 0 AN 4 GAN ا‎ r 
KÉ KELI 33 الشد يدوي اليْسَاءِقِلهَأَوَ‎ SEN AA JUS a لِيْسَاءِفرَ‎ | 


4724. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Jamrah ia berkata, 
Aku mendengar Ibnu Abbas ketika ia ditanya mengenai nikah Mut'ah, lalu ia memberi 
rukhshah. Maka bekas budaknya pun berkata, "Sesungguhnya yang demikiannya itu hanya 
boleh pada saat seseorang memang berada dalam keadaan yang sangat memperihatinkan 
dan ketika wanita sangat sedikit." Maka Ibnu Abbas berkata, "Ya, benar." 


e BN ANE PENA ANE و‎ KE JONAN YA Sis 
| ga be Laba وسم قال‎ AE رسو ل الو صل‎ AG NG 


ba 
3G ra Pd 


MA 1 5 banner KUA 5 SEL ia فَاسَتَمْتِعواوَ قال ايا ي ذب‎ 


< w 14 


SN SÁ AJA ea sale‏ هك 


Z Z - 4 
2 


Z Y 56 PENAT 22 5 1 75 ANG‏ 4 د عو a‏ $- و 
تَكَارَ كَافَمَاأ ري آشيءُ Bea GAN er ni‏ 


- A 


4725. Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah 
berkata Amru dari Al Hasan bin Muhammad dari Jabir bin Abdullah dan Salamah bin Al 
Akwa' keduanya berkata; Ketika kami berada dalam suatu pasukan perang, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi kami dan bersabda: "Sesungguhnya telah dizinkan 
bagi kalian untuk melakukan nikah Mut'ah, karena itu lakukanlah." Ibnu Abu Dzi'b berkata; 
Telah menceritakan kepadaku Iyas bin Salamah bin Al Akwa' dari bapaknya dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, "Bilamana seorang laki-laki dan perempuan telah bersepakat, 
maka batas maksimal antara mereka berdua adalah tiga malam. Jika keduanya suka, maka 
keduanya boleh menambah, atau pun berpisah." Aku tidak tahu, apakah perkara itu adalah 
khusus bagi kami, ataukah juga orang lain secara umum. Abu Abdullah berkata: Dan Ali 
menjelaskan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa perkara tersebut telah Mansukh 
(dihapus). 


Bab: Seorang perempuan menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki shalih 


2 


Ke LIS IGEEEN ko بز‎ NE PA SAS عبد اله‎ SS 


SEA Ip Sala EN SY saia AS BII Kera e hoi 
E EA GAS pasau LESS WANG رسو‎ 


an A aiei Nee 


4726. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran ia berkata: Aku mendengar Tsabit Al Bunani berkata: Aku 
pernah berada di tempat Anas, sedang ia memiliki anak wanita. Anas berkata, "Ada seorang 
wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu menghibahkan dirinya 
kepada beliau. Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, adakah Anda berhasrat padaku?" lalu 
anak wanita Anas pun berkomentar, "Alangkah sedikitnya rasa malunya.." Anas berkata, 
"Wanita lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau." 


o دص‎ r DA e 7 
Ke PN AN aaa AE Ma Ka 
SALA NGNE NG SA se Ja SANG ga E ea ا‎ 


P r 


KIE Kab قال لا و اله ماو‎ i aa aa 


1 


Ja SAS 


A 


من حدِيد و کڪ se A‏ هانصفهة aka ALAN LS SAN JAS as Ka‏ وَمَا 
SE IE AAA Sea Sam‏ عَلَيَكَ AE ERA‏ الو E N‏ 


34 P 7 


IoT ANA 13 Has ala sala Par BILA TG baa JI 


s 
A 


مهي سو رة كُذَّاوَسُورَةُكََالِسْوَرِ ENIB‏ صل Li ALAN‏ ڪتاگهابمَامَعَكَ 
?2 سم 
ol ANa‏ 


4727. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam Telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd 
bahwasanya; Ada seorang wanita menawarkan dan menghibahkan dirinya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu seorang laki-laki pun berkata pada beliau, "Wahai 
Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau bertanya, "Apa yang kamu punyai?" laki-laki 
itu menjawab, "Aku tidak punya apa-apa." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah meskipun 
hanya cincin besi." Maka laki-laki itu pun pergi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi 
Allah aku mendapatkan sesuatu apa pun, kecuali sarungku ini, biarlah wanita itu mendapat 
setengahnya." Sahl berkata; Laki-laki itu tidak memiliki baju atas. Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang dapat kamu perbuat dengan kainmu itu. Jika kamu 
memakainya, maka badanmu tidak tertutup, dan bila nanti isterimu memakainya, badan 
atasnya juga tak tertutup." Akhinya laki-laki itu pun duduk hingga agak lama, lalu beranjak. 
Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, maka beliau pun memanggilnya - 
atau dipanggilkan untuknya- lalu bertanya padanya: "Apa saja yang telah kamu hafal dari Al 
Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Aku hafal surat ini dan ini." la menghitungnya. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Kami telah menikahkanmu dengan wanita itu 
dengan mahar hafalan Al Qur`anmu." 


Bab: Seseorang menawarkan anaknya atau saudara perempuannya kepada orang 
yang baik 


TEMA ES lonl PUASA pg Una 


A yu 


4 7 ر و ووم اس‎ 
m3 NS SEN بم حمر و رضي‎ PISA ea gen 
KIE Je AN) PA A ب‎ ki ya gan gahi ak 


LA 


Iial E Ara FE LA NA, sasa Pera a 


1 r 


SALINA ج يَوْمِي‎ SAN ي بت يا ي يني قال قد بدا‎ gk 


e 


2 ر کے ار م 21 > م2‎ ga. - 22 Gl 12 19 PA 
SS El aa بكر‎ PA TA sinah ana 
561 A2 < TA - 5 21 AIA, Shah AYE AJENG 1 JK, aa او‎ 


D 3. 27‏ اک ا و م رک وا و عر اب مر راود ل MAS, Ag Gg‏ ور ا بيردتو 
i J ... r KERANA‏ ل 8 a er Lei A‏ 0 و و و 2 NA ee‏ 
مین ابو فقا Mengata A 2 PER PART‏ 


LA 


AÍ Cah SMK أن‎ Ae AGIHAN pa تمع البو كر إن‎ 


JAE SEA GS 5 Sa 1 e SAH 
Lan ata pura AN 


4728. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah mengabarkan 
kepadaku Salim bin Abdullah bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma 
menceritakan bahwasanya: Ketika Hafshah binti Umar menjadi janda lantaran wafatnya 
Khunais bin Hudzafah As Sahmi -termasuk salah seorang sahabat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan ia wafat di Madinah-, Maka Umar bin Al Khaththab berkata: Aku 
mendatangi Utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah padanya, maka ia pun berkata, 
"Aku akan berfikir terlebih dahulu." Lalu aku pun menunggu beberapa malam, kemudian ia 
menemuiku dan berkata, "Aku telah mengambil keputusan, bahwa aku tidak akan menikah 
untuk hari-hari ini." Lalu aku pun menemui Abu Bakar Ash Shiddig dan berkata padanya, 
"Jika kamu mau, maka aku akan menikahkanmu dengan Hafshah." Namun ia tidak memberi 
jawaban apa pun padaku. Maka aku menunggu selama beberapa malam, dan akhirnya ia 
pun dikhithbah oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka aku menikahkannya 
dengan beliau. Kemudian Abu Bakar menemuiku dan berkata, "Sepertinya kamu merasa 
kecewa saat menawarkan Hafshah padaku." Umar berkata: Aku berkata, "Ya." Abu Bakar 
berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menerima tawaranmu, kecuali 
bahwa aku tahu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menyebutnya. Dan aku tidak 
mau membuka rahasia Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan sekiranya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkannya, niscaya aku akan menerimanya." 


A 


1 1 Z 5 Z A Z 
ڪيپ عن عاك ينمال كِ انر يب بٽ تآ يسمه‎ gik AK NS 


2 PS ا ا‎ Ee A 
يسمه‎ Eni AENG SG) a a PATA Aa PE a NGA SA 


7 ae DA Lon ر ا‎ g A 


taK AG JELAS SSI Jala aa LEMARI AJ 
الرّصَاعَةَ‎ 


4729. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Yazid bin Abu Habib dari "Irak bin Malik bahwa Zainab binti Abu Salamah Telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Habibah berkata kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, "Kami telah berbincang-bincang bahwa Anda ingin menikahi Durrah binti 
Abu Salamah." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah juga dengan 
menyatukan Ummu Salamah? Sekiranya aku tidak menikahi Ummu Salamah pun, maka ia 
juga tidak halal bagiku. Sesungguhnya bapaknya adalah saudara sesusuan denganku." 


Bab: Melihat sebelum menikahinya 


Ge 


SA AL NANG 2 WE د دع ل ب “سي م‎ KEN ےا وهم ا‎ 1 GA ےچ‎ 
a| ad AK ر و‎ A - Pa Ast APIS 21244 TA 
فقال لي هوامَرَ‎ jga be pak same صَل الله يهو‎ 


TN EN e EKA‏ ر OE‏ و 


DA 
Ag 


4730. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata, 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Aku melihatmu di alam 
mimpiku. Kamu dibawa oleh Malaikat dengan bertutupkan kain sutera, lalu Malaikat itu pun 
berkata padaku, 'Ini adalah isterimu.' Maka aku pun menyingkap kain yang menutupi 
wajahmu, dan ternyata wanita itu adalah kamu. Maka aku pun berkata, 'Kalau hal ini 
datangnya dari Allah, maka Allah pasti akan menjadikan kenyataan." 


A 


Z A و‎ 4 A 4 
212844 TU 814 هر ل لا رو‎ af 2. Peng LN و‎ Z A 7 SE ور‎ SEN 
a ag اة جَاءت رسو‎ GAN aa ea عَن ا بي حازم عن‎ in 


La NA ٥ رر‎ ot og وا ر‎ Bg x {< 27 4% AAEE, qA aA 2 اك‎ Oi 


4 DaN رم‎ ZAGA ر٣‎ LET ر‎ ر٤‎ ٤ جر‎ ac 
Da فض فم اشيا جَلَسَتٌ فَقَامَرَ‎ SN IS SAS Ea 22 3) gka) 
0 7 Ato ? 2 4 z امه‎ 5 56 56 

BANI EA هَل‎ lis ad PANEN SE SANG A 


7 Z - 


- 


Gi 7 tak. و‎ LARANG 0 AM 2% 7 ML BA 
KAI Ae IR SATA AN PSB B رَس ول اله قال اذهب إل‎ 
A 


رس 2 TK / 2 LENG Pap NULL‏ ر لجرل سس كيال ل اي AN‏ رك SENG‏ 
EN IBU‏ وَلَوَ حَاتَمّامِنَ حَدِيدِقَدَهَبَ مرجع قَقَاَلاوَ PASI DGA‏ 


Ra 


A Pa 2 3 Z P pd 7 5, Ay” P 7 
baka LAN رسو لاله صل‎ ii LABA AL AJE کڪ هدار ا‎ ganas 


A A A 
f2 NA GN -1248247 BUT Dasar عا و‎ K Nasa? AAA 
da فجَلسَ الو‎ Gia علي ك‎ Sia عله امنە شىء و‎ > aka Gb pa 


ia NAJA a AG مو‎ la EM Ja NI هرمو‎ MAA kena 


Z 
2. A? 


asu TE f., 242A ل ر رج‎ 2 NA LAST 
SISA biei 3 GANG RA ANAS 85 gan LAS 8 gan GLS 85 ya رَآنْقَالَمَعِي‎ | 
سم‎ 2? AWYA £ 2 ره‎ IAL 
AN pa haaa, SELLER قال‎ 


4731. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Ya'gub 
dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan 
diriku untuk Anda." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengamati wanita dengan 
cermat dan setelah itu beliau menundukkan kepala. Ketika wanita itu melihat, bahwa beliau 
belum memberikan putusan apa-apa terhadapnya, ia pun duduk. Tiba-tiba berdirilah 
seorang laki-laki dari sahabat beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, bila Anda tak berhasrat 
pada wanita itu, maka nikahkanlah aku dengannya." Beliau bertanya: "Apakah kamu punya 


sesuatu (sebagai mahar)?" ia menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Kalau begitu, pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu yang 
kamu dapatkan." Laki-laki itu pun pergi, lalu kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai 
Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda: "Lihatlah meskipun itu hanya 
cincin dari besi." Laki-laki itu pergi lagi, lalu kembali dan berkata, "Tidak ada, demi Allah 
wahai Rasulullah, meskipun hanya cincin besi. Tetapi, ini adalah kainku." Sahl berkata, la 
tidaklah memiliki baju, maka calon isterinya berilah setengah sarungnya. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang bisa kamu lakukan jika kau gunakan 
setengah sarungmu. Bila kamu memakainya, maka separoh badanmu tak tertutup kain, dan 
bila calon isterimu memakainya, separoh badannya pun tak tertutup kain." Akhirnya laki-laki 
itu pun duduk hingga lama, lalu ia beranjak hendak pergi. Kemudian Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihatnya, beliau pun memeritahkan agar orang itu dipanggil. Dan ketika 
laki-laki itu datang beliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari Al Qur'an?" laki-laki itu 
menjawab, "Aku menghafal surat ini dan ini." la menghitungnya. Kemudian beliau bersabda: 
"Bacalah dari hafalanmu itu untuknya." la menjawab, "Baik." Beliau bersabda: "Pergilah, 
sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan hafalan Al Our anmu sebagai 
mahar." 


Bab: Pendapat yang mengatakan "Tidak ada nikah kecuali dengan wali" 


SAR IU عض تعر‎ PEE Ta 7 و او تخ‎ ASIA ana ne 
asas eg i حو‎ ARA انو‎ Kasual na قال يَحَيَى 5 بن‎ 
22012 PM OP in 7 ور ا‎ 
sangan KP AAN AN SAN ANA EA 


[4 
S3 r 


SI Mela GA مالاس‎ e DI 


P 


Ya AN A KEKE RA UJAN‏ طَهُرَتمِنَ 
A KA KAH‏ و 12 لدع لماك 5 A‏ 06 ا ا e‏ دن Ana A ae‏ 
A‏ اس ملا انتج jian‏ رَوَجُهَاوَلايَمَسَّهَاأبَدَاحَتَّى Ini‏ 
ANG NGA D‏ ار ر PA‏ 0 ور A3‏ در 
Seat kapas Ya KA)‏ کین Jas LSI e MAS‏ ذلك رَغبة ف جاب 
Lae Sue SENG‏ عو ix‏ کر AA Salah aa‏ فيد Ga‏ 
BE nes D 16 ES NE NE Ja‏ 
2 يمك و و A‏ دو 
SAINS P MANI BALA di Sa AS A‏ 
ر إو ا ا ەر س ا 2173 < و Pa‏ - 
ES AA Nas ba AA keras Sa PA ES La Anissa ah‏ 
ال J o 33 Ar‏ دَعَلَ KAA AN‏ 


ابوا ڄور ايا ت کو A JASA SU‏ ا5ا مٽ ٳ 1 CARE‏ 


ور - 


SAR Sa TOT a 
SA SY Bale a EN Jadi 


4732. Telah berkata Yahya bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari 
Yunus -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih Telah 
menceritakan kepada kami Anbasah Telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab 
ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya bahwa: Sesungguhnya pada masa 
Jahiliyah ada empat macam bentuk pernikahan. Pertama, adalah pernikahan sebagaimana 
dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang kepada wali 
sang wanita, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya. Bentuk kedua yaitu: 
Seorang suami berkata kepada isterinya pada saat suci (tidak haidl/subur), "Temuilah si 
Fulan dan bergaullah (bersetubuh) dengannya." Sementara sang suami menjauhinya 
sementara waktu (tidak menjima'nya) hingga benar-benar ia positif hamil dari hasil 
persetubuhannya dengan laki-laki itu. Dan jika dinyatakan telah positif hamil, barulah sang 
suami tadi menggauli isterinya bila ia suka. la melakukan hal itu, hanya untuk mendapatkan 
keturuan yang baik. Istilah nikah ini adalah Nikah Al Istibdlaa'. Kemudian bentuk ketiga, 
Sekelompok orang (kurang dari sepuluh) menggauli seorang wanita. Dan jika ternyata wanita 
itu hamil dan melahirkan. Maka setelah masa bersalinnya telah berlalu beberapa hari, 
wanita itu pun mengirimkan surat kepada sekelompok laki-laki tadi, dan tidak seorang pun 
yang boleh menolak. Hingga mereka pun berkumpul di tempat sang wanita itu. Lalu wanita 
itu pun berkata, "Kalian telah tahu apa urusan kalian yang dulu. Dan aku telah melahirnya, 
maka anak itu adalah anakmu wania Fulan." Yakni, wanita itu memilih nama salah seorang 
dari mereka yang ia sukai, dan laki-laki yang ditunjuk tidak dapat mengelak. Kemudian 
bentuk keempat, Orang banyak berkumpul, lalu menggauli seorang wanita, dan tak seorang 
pun yang dapat menolak bagi yang orang yang telah menggauli sang wanita. Para wanita itu 
adalah wanita pelacur. Mereka menancapkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka sebagai 
tanda, siapa yang ingin mereka maka ia boleh masuk dan bergaul dengan mereka. Dan ketika 
salah seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka mereka (orang banyak itu) pun 
dikumpulkan, lalu dipanggilkanlah orang yang ahli seluk beluk nasab (Algafah), dan Al Oafah 
inilah yang menyerahkan anak sang wanita itu kepada orang yang dianggapnya sebagai 
bapaknya, sehingga anak itu dipanggil sebagai anak darinya. Dan orang itu tidak bisa 
mengelak. Maka ketika Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam diutus dengan 
membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali 
pernikahan yang dilakoni oleh orang-orang hari ini. 


Ga IE RUS Ka IS SIS يَحيَى‎ TAN AN 
ك‎ Kiat وو تما کت بهو و‎ Fa SU A AS الڪتاب‎ 
LE Pa مالو‎ ga e Jah 
BAGAI Anik SAE, BU GL WE Kl 


4733. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari 
Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah, yakni terkait dengan firman-Nya: "WA MAA 


YUTLAA 'ALAIKUM FILYATAAMAAN NISAA`IL LAATII LAA TU 'TUUHUNNA MAA KUTIBA 
LAHUNNA WA TARGHUBUUNA AN TANKIHUUHUNNA, (OS. Annisa; 127), la berkata, "Ini 
terkait dengan anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan seseorang, yang ia 
berharap anak perempuan yatim itu dapat menjadi syarikat dalam hartanya. Dan dia merasa 
bahwa dialah orang yang paling berhak akan hal itu. Karena itu ia tidak mau menikahinya 
sebab akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan harta sang anak perempuan yatim. Dan 
ia pun tidak sudi menikahkannya dengan orang lain, karena tak suka bila ada seseorang yang 
turut campur dalam hartanya." 


7 -234 - PAKET, 224 روم ر ر‎ Ke 4 A 5 Ab ر‎ 
PE حبري سال‎ IN INGGA Sasa ba maa محمد‎ Ka 


PA 


Jean IG SAN A25 Let Sa 2 E TT 


A ra‏ 4 و 


Pe aa ETAP JEN kasa E 
222 SANA - و‎ 2 PA HAMI 6> و ة ل‎ AA 
ARE IN? قَقَالَبَدَاِي أ‎ a ISS Alas KS شد‎ 


et 2 


ar Li AL هَذَاقَالَ عُمر‎ 
Z Z Lag 


4734. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Hisyam Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar Telah menceritakan kepada 
kami Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Salim bahwa Ibnu Umar Telah 
mengabarkan kepadanya, bahwasanya: Ketika Hafshah binti Umar menjadi janda lantaran 
wafat Ibnu Hudzafah As Sahmi -ia termasuk salah seorang sahabat Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, ahli Badar yang wafat di Madinah- maka Umar berkata, Aku menemui Utsman bin 
Affan dan menawarkan Hafshah padanya, kukatakan padanya, "Jika kamu mau, maka aku 
akan menikahkan Hafshah denganmu." la berkata, "Aku akan memikirkannya terlebih 
dahulu." Maka aku pun menunggu beberapa malam, lalu ia mendatangiku dan berkata, "Aku 
telah mengambil keputusan, bahwa aku tidak akan menikah untuk hari-hari ini." Kemudian 
aku menemui Abu Bakar dan berkata, "Jika kamu mau, aku akan menikahkan Hafshah 
denganmu." 


CG, ANG 6 3‏ 2 7 04 
NA SS‏ بنا ي مرو SAE‏ يقال حَدَكَِي SEA AL‏ عن يُودْسعَنّ الحَسَن !فلا 


d P 2 


< r NGGEN < PELAN AG JANIN ERA ANG A AA a 
إذا‎ Walls Ja 53 mm AN SS : تعضلو‎ 


A E E a و اير الجر‎ ZA, 2 دره‎ Da dim 8 KAKA 
Arau nia 
Í á PE BA ANENG باس بهو‎ NY لَاتَعُو دَِْيَكَ أَبَدَاوَ گان‎ 


NG BI meta NAMA y p 

Gas 5 NGANG AE JANG ES i gha 

4735. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Amru ia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku bapakku ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari Yunus dari Al 
Hasan keduanya berkata: Terkait dengan Firman Allah: "FALAA TA'DLULUUHUNNA.." la 
berkata: Ma'gil bin Yasar telah menceritakan kepadaku, bahwa ayat itu turun berkenaan 
dengan dirinya. la berkata: Aku menikahkan saudara perempuanku kepada seorang laki-laki, 


kemudian ia menceraikannya. Lalu ketika masa iddahnya habis laki-laki itu datang kembali 
maka kukatakan kepadanya, "Aku telah menikahkanmu, dan memuliakanmu lalu kamu 
menceraikannya, kemudian saat kamu datang untuk meminangnya kembali, tidak, demi 
Allah, adikku itu tidak akan kembali kepadamu selama-lamanya." Sebenarnya, tidak ada 
masalah pada laki-laki itu dan saudara perempuanku juga mau ruju' kepadanya, maka Allah 
pun menurunkan ayat ini, "FALAA TA'DLULUUHUNNA.." Karena itu, aku pun berkata, 
"Sekarang aku akan melakukannya wahai Rasulullah." Maka ia pun menikahkan wanita itu 
kepadanya. 


Bab: Jika walinya adalah yang meminangnya 


عو 


JA ESA RENAN SAM SSK a CE 3 NGA 

A nn a - 57 2 g o KA 2, 1 
AI SA SEN TI pai BAN PAN 
Na aké جهاعَي رهقي‎ MG BR SES س‎ KA 
57 OS LA 7 و‎ 3 


4736. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam Telah mengabarkan kepada kami Abu 
Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 
'anha, yakni terkait dengan firman-Nya: "WA YASTAFTUUNAKA FIN NISAA' O@ULILLAHU 
YUFTIIKUM FIIHINNA.." hingga akhir ayat. Aisyah berkata, "Maksudnya adalah seorang anak 
perempuan yatim yang berada pada asuhan seorang laki-laki, dan sang anak perempuan 
yatim juga telah berserikat pada hartanya. Lalu laki-laki itu tidak ingin menikahinya dan ia 
tidak suka bila anak perempuan yatim itu dinikahi oleh orang lain karena dikhawatirkan 
mencampuri hartanya. Maka Allah melarang mereka untuk melakukan hal itu." 


KG aaa ا‎ aa Ke BUKA نافیل ت‎ AA ب‎ AR AS 
5133 BEN ki N 5 AAA pn ka ES ISA 


AS A GANG KAWA Pan PA وا ر وگ‎ 
Pehin ةينما صني‎ GANG ya ea el ua ير‎ 


LA 
- 


وا ڪام ن ڪڍِي قال ولا ڪا من KN ANE A AAA‏ 


HAN AIA BLN bi AN م‎ Da الصف قا للا هَل‎ 


4737. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Migdam Telah menceritakan kepada 
kami Fudlail bin Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Abu Hazim Telah menceritakan 
kepada kami Sahl bin Sa'd ia berkata: Suatu ketika, kami duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau didatangi oleh seorang wanita yang hendak menawarkan diri pada 
beliau, maka beliau pun memandangi wanita itu dengan cermat, namun beliau belum juga 
memberi jawaban. Maka seorang laki-laki dari sahabatnya berkakta, "Nikahkanlah aku 
dengannya wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk 
dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Aku tak punya apa-apa." Beliau bertanya: 
"Meskipun hanya cincin besi?" laki-laki itu menjawab, "Ya, meskipun hanya cincin besi. 


TT 


Tetapi kainku ini akan aku robek dan memberikan untuknya setengah darinya dan setengah 
yang lain untukku." Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu memiliki hafalan Al Qur'an?" Laki- 
laki itu menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, sesungguhnya aku telah 
menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Al Aur'anmu." 


Bab: Seseorang menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil 
mba ناريا‎ a 2 Aang يوشت‎ NGA 
AAK S3 heiii ANE ES pem كَرَوَجَهَاوَهِيَ‎ ayal ara Ps 


4738. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat 
berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun. 


Bab: Seorang lelaki menikahkan anak perempuannya dengan imam 


> هم <2 د ی يإ اه و ا وده z‏ ور ص | Td 22 NTT“‏ 
SR AAN, Jai‏ عَنْهِشَاء KIE EÉN PN‏ 


A1 GK A 23 


BALA a بجاو‎ Sab PIA 
png 


4739. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam menikahinya saat itu berusia enam tahun, dan mulai menggaulinya saat ia 
berumur sembilan tahun. Hisyam berkata: Dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah 
hidup bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sembilan tahun. 


Bab: Penguasa adalah wali berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


JAS AA EN HE LUH PAN Sis 
Seda JIE PA Len NG َيه و سام‎ Jas 
Jei Keb يقال‎ JIN gate Ja Ni 


“ A 


BABA IU Ie baa خَائَمَامِنَ‎ BAN ISS LI BA ENI 


ار آن شي ء قال عَم سو رة داوسو رة كَذَالِسُوَرِمَمَاهَاقَقَالَكََرَوَجَنَاكَهَايِمَامَعَكَمِنَالْقَرَآنِ 


4740. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd ia berkata; Ada seorang wanita datang kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku menghibahkan 
diriku." Wanita itu berdiri agak lama, lalu seorang laki-laki pun berkata, "Nikahkahkanlah aku 
dengannya, jika memang Anda tidak berhasrat padanya." Beliau bertanya: "Apakah kamu 


memiliki sesuatu untuk maharnya?" laki-laki itu berkata, "Aku tidak punya apa-apa kecuali 
kainku ini." Beliau bersabda: "Jika kamu memberikannya dan kamu duduk tak berkain. 
Carilah sesuatu." Laki-laki itu menjawab, "Aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda 
lagi: "Carilah, meskipun hanya berupa cincin emas." Namun laki-laki itu ternyata tak 
mendapatkan sesuatu, akhirnya beliau bertanya: "Apakah kamu hafal sesuatu dari Al 
Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, yaitu surat ini dan ini." la menyebutkannya. Maka 
beliau bersabda: "Sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar 
hafalan Al Aur anmu." 


Bab: Seorang bapak atau selainnya tidak boleh menikahkan (anak perempuannya 
yang) janda atau gadis kecuali dengan ridlanya 


PA 
ER >م‎ 


رو DA LA‏ 7 
م LA 55 ZA‏ اک کیہ < وا pA‏ اادج ع اعرد ANA‏ > ل هو AG To WT‏ 
d & .. D : ..‏ 2 3 2 92 2 چ ا لله 
حَدثتا معا ذبن فضالة حَدئتاھ nela‏ عَنَأبي Ide AS BAGI‏ 
2 ?2,7 


é DA 4 ع‎ A 5. aa d, 1 MY ر‎ 30 Z 5 TA 4 ر‎ 21 
AE GAN Gl JS EL, SAS 3 AS si NSSS سم قال‎ pe 
7 A Z ad 2 

RAGAN HE 


4741. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah Telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada 
mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh 
dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga 
dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau 
menjawab: "Bila ia diam tak berkata." 


- 
ماع و دس 


ر يمام هم 2 PA‏ 2 1 2 9 7 كي ف ار وام 0 و کک ka,‏ 2 و <“ 
DI ayak ai‏ بيع بن طَارِقَقَالَأخَيرَنااللَيتْعَنَ ابنأ مُلَيَكْدَعَنَأيعَمْرو KE Ja‏ 


ل و ع | 2AA Kat‏ رام ا حر م م ANG‏ 2 مايه 
pi SANA AK ENG Ga ii‏ قَالَرِصَاهَاصَمْمْهًا 


4742. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ar Rabi' bin Tharig ia berkata: Telah 
mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Abu Mulaikah dari Abu Amru bekas budak 
Aisyah, dari Aisyah bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang gadis itu 
pemalu." Beliau pun bersabda: "Keridla“annya adalah diamnya." 


Bab: Jika menikahkan anak perempuannya, padahal anaknya tidak mau, maka 
nikahnya ditolak 


DIN LA يي کے‎ 575 7 P Aa > Da ر‎ PA EEDENI r? ےچ‎ 


pe Ai ag A رص‎ 4 ZA 2 Pe AAN A AL Aan 7 7 و‎ 2. KR - 
Zaia siha? 0 wh ر‎ Wi A AN س‎ ê . . ٠. إن‎ 2*7 r L NS RA 
Seal SES جَهَاوَ هي‎ SSS AS kas Yasi ية عن‎ ja 


- - Z 
Ae 2 ع‎ w 


2 A s1 2 و‎ cad 5 i, A z < EA A 4 Pa 
AISI 43 SAN 3 AAN SSS AA SAKA رسو ل الله صل‎ 
tea 5 2 A Z g 2 Z e i 4 300 P 5 2 AA Geni 4 
DEN حَدَنَاهأنَرَجُلا يُنَعَى‎ SEA يدو‎ SA KENA 
)ەرو‎ 
d 


4743. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya dari Abdurrahman dan Mujammi' 
keduanya anak Yazid bin Jaariyah, dari Khansa' binti Khizam Al Anshariyyah bahwa bapaknya 
menikahkannya saat ia janda, lalu ia pun tak suka. Lalu ia pun mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau pun menolak pernikahannya. Telah menceritakan 
kepada kami Ishag Telah mengabarkan kepada kami Yazid Telah mengabarkan kepada kami 
Yahya bahwa Al Oasim bin Muhammad telah menceritakan kepadanya bahwa Abdurrahman 
bin Yazid dan Mujammi' bin Yazid telah menceritakan kepadanya bahwa seorang laki-laki 
yang biasa dipanggil Khidzam menikahkan seorang anak perempuannya. Yakni semisalnya. 


Bab: Menikahkan anak yatim 


Aur AA 


GAS KA AE Ela SANG, SEP NE Laka MAAN NT KAYU PEN 


ra 


و يو 5 2 0 2 


Ig Jai pasa a Ga ea ANA Sy 


“ 


9 5 . wo ٠ A 8 A 2 4 وء‎ Z 
LEKIS A SELAI BUANA NG aa قول‎ 


ا 


4 


JAGA AA Nera BARAH AN FOO 


1 AAM و‎ 


داقو امو D‏ م لتنا NG AAN PA LEG,‏ صل لكيه 
E FA BOLAANG PA YA AJAKIN Katy‏ 


2 LA 


BEREA AAT E P a 7 


Asa? رص‎ Te ۳ درم‎ 2 8 2 A A LA a SN aan ا‎ Foo ae 
US USB pa BAE YA کو هاو أ‎ SIKA GI WI n PER 


eg nn NGE BEI gak en‏ افيا E IN)‏ اناو بطو ها عَنها الوق 
e‏ 


4744. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri dan telah berkata Al Laits Telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab 
Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah 
radliallahu 'anha, ia berkata padanya, "Wahai Ummul Mukminin apakah maksud firman-Nya, 
'WA IN KHIFTUM ALLAA TUOSITHUU FIL YATAAMAA..' hingga firman-Nya, 'MAA MALAKAT 
AIMAANUKUM.'"" Aisyah berkata, "Wahai anak saudaraku, hal ini terkait dengan anak 
perempuan Yatim yang berada dalam asuhan walinya, lalu sang wali pun tertarik pada 
kecantikan dan juga hartanya, namun ia ingin mengurangi maharnya. Lalu mereka dilarang 
untuk menikahi mereka kecuali dengan berlaku adil dan menyempurnakan maharnya, 
sehingga mereka pun diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain." Aisyah berkata lagi, 
"Setelah itu, orang-orang meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
maka Allah menurunkan ayat, "WA YASTAFTUUNAKA FIN NISAA,..' hingga firman-Nya, "WA 
TARGHABUUNA AN TANKIHUUHUNNA.' Maka di dalam ayat ini Allah menurunkan bahwa, 
seorang perempuan yatim itu memiliki harta, dan kecantikan, mereka pun ingin 
menikahinya, menginginkan nasabnya dan juga maharnya. Namun bila mereka tidak 


menyukai wanita itu lantaran tak mempunyai hal itu, mereka pun meninggalkan dan 
menikahi wanita lain." Aisyah melanjutkan, "Sebagaimana mereka meninggalkan mereka 
ketika mereka tak menyukainya, maka mereka tidak boleh menikahinya saat mereka ingin, 
kecuali dengan berbuat adil pada mereka dan memberikan haknya yang cukup sebagai 
mahar." 


Bab: Jika pelamar berkata kepada wali 'Nikahkanlah aku dengan si fulanah', 
kemudian ia menjawab, 


A AKA YU LG 4 


5 KE Ge sai HE LE 5. EÍ AN lonte 
tar مف اليْسَاءِمِنَ حَاجَدَقَقَالَ‎ KAMU KANEA íe PAGAN eka gala PATI, DIA 


رسو ل ارو gi Sae AJI eat‏ قال Ga‏ لو حَائَمَامِنَحَدِيدِكَالمَاعِئْدِي 


Pa 


Apa بِمَامَعَكَ م‎ KALA آنْقَالَ كَذَاوَ كَذَاقَالَ‎ AAN من‎ IRIT aa 


4745. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'dari radliallahu 'anhu, bahwa seorang 
wanita mendatangi Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan menawarkan dirinya pada beliau, 
maka beliau pun bersabda: "Hari ini aku tak berhasrat pada wanita." Tiba-tiba seorang laki- 
laki berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Maka beliau bertanya: "Apa 
yang kamu miliki (untuk dijadikan sebagai mahar)?" ia menjawab, "Aku tidak punya apa- 
apa." Beliau bersabda: "Berikanlan ia (mahar) meskipun hanya cincin besi." Laki-laki itu 
berkata, "Aku tak punya apa-apa." Akhirnya beliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari Al 
Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Surat ini dan ini." Beliau bersabda: "Aku telah 
menikahkanmu dengan wanita itu dan sebagai maharnya adalah hafalan Al Aur 'anmu." 


Bab: Seseorang tidak boleh meminang pinangan kawannya hingga ia 
menyerahkannya 


BEE 53 AE NS مُجْرَ بچ قال سيعت افا‎ An A PSA SS 
klan JAN ASIN pai Ji تيع بعص ڪڪ‎ NA sale? ENE 
Da PER 2 pa? 


4746. Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Juraij ia berkata, Aku mendengar Nafi' menceritakan bahwa Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam telah melarang sebagian kalian untuk 
berjual beli atas jual beli saudaranya. Dan janganlah seseorang meminang atas pinangan 
yang lain hingga ia meninggalkannya atau pun menerimanya, atau pun ia telah diberi izin 
oleh sang peminang pertama." 


ےار 22 Tau‏ م AN‏ و رو و ر سمس ah‏ 516 16 و 
Sa‏ يَحَيَى بن ب AA AN MG NE aan gi PAR ESA‏ 


PESAN تجگ شو‎ sen NBA GEN SU ملم ال‎ EA SAN 


A “ 


PA P Tang ص‎ 9 A 5 An 5 ب‎ A 
ر‎ NS Si طب الو جُل عل‎ AN SAE 


4747. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj ia berkata; Abu Hurairah berkata; Satu warisan dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian perasangka, sebab 
perasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib 
orang lain, jangan pula saling menebar kebencian dan jadilah kalian orang-orang yang 
bersaudara. Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya hingga ia 
menikahinya atau meninggalkannya." 


Bab: Penjelasan tentang meninggalkan pinangan 


paee KÊN a AH NG AN EAA iS 


ra 


NE nian AANG AAN SL ضي‎ 
k se Na ag Ar خط يار سو لاله صل الگ‎ FIS fi Gad Ega a NE 4 


A 


AE ل الله صل‎ PAN BE آذآ رج ویار‎ Per Ss 


A 2 م صر سر‎ X ور‎ 
AAS Soal ANA سر‎ NA PON gn ang 


GA NE pesi NS 
4748. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa ia 
mendengar Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma menceritakan bahwasanya, Ketika 
Hafshah binti Umar bin Al Khaththab menjadi janda, Umar berkata: Aku mendatangi Abu 
Bakar dan berkata padanya, "Jika kamu mau, maka aku akan menikahkanmu dengan 
Hafshah binti Umar." Sesudah itu, aku pun menunggu beberapa malam, hingga kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminang Hafshah. Setelah itu Abu Bakar menemuiku 
dan berkata, "Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk kembali menemuimu dan 
menerima tawaranmu kecuali, selain karena aku tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menyebutnya, dan aku tidak mau membuka rahasia dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, kalau beliau meninggalkannya niscaya aku akan menerimanya 
sebagai isteri." Hadis ini diperkuat oleh Yunus, Musa bin Utbah dan Ibnu Abu 'Atiq, dari Az 
Zuhri. 


Bab: Pinangan 
» 7 0 - م وه‎ Zayb م ل‎ azki, 
يفول لان المشرق‎ AE تويك‎ BASE 3383 حَدَنْنَاقَبِيصَة حَدَتْنَاسَفَيَانْعَنَرَيّدِ‎ 
Co ad) eka gal JS AN مَحَطَبَاققَالَ‎ 


4749. Telah menceritakan kepada kami Oabishah Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Zaid bin Aslam ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Ada dua orang laki-laki 
dari Masyrig, lalu keduanya pun berkhuthbah. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Diantara lafadz yang indah terdapat apa yang disebut sihir." 


Bab: Menabuh rebana saat nikah dan acara walimah 
NAS 33 gan Lo NENGIH SMA JARAN ENG ASI 
زا‎ MAS MAYANG Hn JA le Par Ds as 


2 


as AY PA KA A AAS MING AA AA NA حوور قا لكا‎ 
E LI مَافيعَ قال دعي هذهو‎ 


4750. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin 
Al Mufadldlal Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Dzakwan ia berkata; Ar Rubayyi' 
binti Mu'awwidz bin 'Afran berkata; suatu ketika, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
masuk saat aku membangun mahligai rumah tangga (menikah). Lalu beliau duduk di atas 
kasurku, sebagaimana posisi dudukmu dariku. Kemudian para budak-budak wanita pun 
memukul rebana dan mengenang keistimewaan-keistimewaan prajurit yang gugur pada saat 
perang Badar. Lalu salah seorang dari mereka pun berkata, "Dan di tengah-tengah kita ada 
seorang Nabi, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari." Maka beliau bersabda: 
"Tinggalkanlah ungkapan ini, dan katakanlah apa yang ingin kamu katakan." 


Bab: Firman Allah "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan..." 


5772 


SEA NGÊS akeh يز‎ AE AE PE 5 ا 9 بن‎ 5 


did A < 


ES BIJB ga aa PUN ALYAH Po) علو‎ TAG 55 
bb bya Po AA AG 350 Fe MIE ar 381503 AA A 


4751. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bahwa Abdurrahman bin Auf menikahi 
seorang wanita dengan mahar berupa Wazn Nawat (butiran emas), lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menyaksikan pesta walimahan yang penuh keceriaan, maka Abdurrahman 
pun berkata, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar satu ons 
emas." Dan dari Qatadah dari Anas bahwasanya; Abdurrahman bin Auf menikahi seorang 
wanita dengan mahar satu ons emas. 


Bab: Menikah dengan mahar Al-Our'an 


A 


JI sasa Nai َس‎ MALAS gi) UE AA AS عبد اله‎ as ra 
Lah BAM, a ASAH SAFA ل اله صل‎ ee á في‎ 


K3 PWNU EN SA يرسو ل‎ ÊNGG LAN AA BAN laa Segan 


API RI 


AEREE ASI 43 BEE AN IS مَكَامَتٌ‎ Mana 

Ber fib Ai JANG سول اه اتک‎ 
SA ga ANG MAGANG daun neha 
ol Tea SERBA NAS سُورَةٌ كَذَّاوَسُورَةٌ‎ 


4752. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; 
Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah 
keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu 
pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sesungguh ia telah menyerahkan dirinya 
untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan 
apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah 
keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, 
nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk 
dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah 
sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu 
untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, 
meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan 
Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau 
bersabda: "Pergilah, telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan 
Al Qur'anmu." 


Bab: Menikah dengan mahar sebidang tanah 


ayat NGABA Bak Mb َا ي حازم‎ MERE يَحْيَى حَدَكْنَاوَ‎ A GANG 
wrin Aka de SEJATI 


4753. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari 
Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi." 


Bab: Syarat dalam nikah 


رت ود p LA‏ م یار 2 ول 27 0 و 00 م و KALA‏ 
ARAH‏ بُو الو Aiman‏ َب د KAS ng ema gi Ka SELESAI‏ 


LA LA 
7 


A 04 
22 210 2 GESA A sak Ly y2 د‎ 
(AA ba أن و فو‎ Na CJ EA عَنَالنْبِيَ صل‎ 
4754. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Hisyam bin Abdul Malik Telah 
menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Ugbah dari 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Syarat yang paling berhak untuk kalian 
penuhi adalah, syarat yang dengannya farji dihalalkan (menikah)." 


Bab: Syarat yang tidak berlaku dalam pernikahan 


2 


Anas Sai PUS PES AAN is‏ اهِيمَعَنٌأبي سَلَمَهَعَنَأبي 


PA AN aa PELAN AA‏ قادو قال ل PENESTE‏ رع 
dea 2‏ 


4755. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dari Zakariya ia adalah Ibnu Abu 
Za 'idah, dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita untuk 
meminta agar saudaranya semadunya untuk diceraikan dengan maksud agar nafkahnya 
lebih banyak. Sesungguhnya baginya adalah apa yang telah ditakdirkan untuknya." 


Bab: Wewangian untuk pengantin 


JIE LINA PIA ES‏ م ا 


BA ANG n MMR 7 2 ANG ر او > ور‎ AA 
ساوسو ل‎ SE شفت لاقل‎ NANGA, SPA, 3 


EEN 2 ANS 


4756. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, bahwasnya; 
Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara pada 
dirinya masih terdapat bekas-bekas warna kuning minyak wangi, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bertanya kepadanya, ia pun memberitahu bahwa ia telah menikahi seorang 
wanita dari Anshar. Beliau bertanya: "Seberapa mahar yang kamu berikan?" Abdurrahman 
menjawab, "satu ons emas." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Adakanlah walimah meskipun dengan seekor kambing." 


Eps pgka MEA Je NG أنين قال أو‎ E عن‎ eni 


ATAN AR SANA ج كما‎ AAS RE af 


yf: 


Pa 
55 


E PSA‏ فرك ل ری TEE‏ لكر و 
Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya‏ .4757 
dari Humaid dari Anas ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah‏ 
saat menikahi Zainab, dan beliau menebar kebaikan untuk keum muslimin. Beliau keluar‏ 
sebagaimana yang beliau lakukan bila beliau menikah. Beliau mendatangi rumah isteri-‏ 
isterinya Ummahatul Mukminin, beliau mengajak dan mereka pun mengundang orang lain.‏ 
Setelah itu beliau beranjak, lalu melihat dua orang, lalu kembali lagi, aku tidak tahu apakah‏ 
aku yang memberitahukan, ataukah beliau diberitahui kepergian dua orang itu.‏ 


Bab: Doa untuk pengantin 
04 03 Gana كر‎ 0 Tag D naa NA Dat 3: 23 5 
AN ANA A E E OEA: ا‎ 


“| < 27 12% 2 Bo ور‎ Ash Pena 2 zZ 57 7 GE s2 
A5 3 EN AA SAN قالَمَاهَدًا قال‎ ee Ji Saka aké 


2 
2 


25933 ANN II yb tia 


4758. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad ia adalah Ibnu Zaid, dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melihat bekas Shufr pada Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun bertanya: 
"Apa ini?" ia menjawab, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar 
Wazn Nawat dari emas." Beliau besabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah 
walimah meskipun dengan seekor kambing." 


Bab: Doa bagi wanita yang menyerahkan pengantin, dan doa untuk pengantin 


GEN ap AE S AN gS 
ig jas Ngah 5 N salat, a 


IM 


asi JENE AG روي‎ 


4759. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al Maghra' Telah menceritakan 
kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, Ia 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku, lalu ibuku pun mendatangiku dan 
memasukkanku ke dalam rumah, ternyata di dalam ada beberapa kaum wanita dari Anshar. 
Mereka mendo'akan kebaikan dan keberkahan dan semoga selalu berada di atas kebaikan 
selamanya. 


Bab: Bagi yang suka hidup serumah (malam pertama) sebelum perang 


22 ASN 


TE Ge Ag ْمَل عن‎ Alan SANA sA AEN A 1 
al NEE Yaa DIe Siea NGE Gg LA صل‎ éN 
Raiz 1 ian na 2 7 

aa ha a 

4760. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' Telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Mubarak dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ada seorang Nabi berperang, lalu ia 
berkata pada kaumnya, Yangan mengikutiku seorang laki-laki yang telah memiliki 


kesempatan untuk berhubungan dengan isterinya, yang ia telah ingin mengajaknya berumah 
tangga namun belum kesampaian." 


Bab: Menikah dengan perempuan yang masih berumur sembilan tahun 


2124 TP 2 arle ep “م رودي وام فاه و و‎ 
SEN AN SEE So همام‎ Aa KAB han SS 


SA APE SE SI Sim mei ga aa 


WA L£ L 


4761. Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Utbah Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Urwah bahwasnya; "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur enam tahun, kemudian beliau hidup bersama 
dengannya (menggaulinya) saat berumur sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam juga selama sembilan tahun." 


Bab: Hidup serumah (malam pertama) saat dalam perjalanan 


HA 


SEN LANSIA A جه‎ Jan AN تاا ا خو‎ ASASI 
yT Ba khan a تی‎ KA SMA gut Kanaan 
وَلِيمَتَهُقَقَالَ‎ SI KAN sda, Pata LI, AS 3 perna 
AAA IK are SALA en PN SA SAS A 

Las Laban gi A) Sena AN‏ يميت لماز لو EL‏ الات ا 
Ag‏ 


4762. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada 
kami Isma'il bin Ja'far dari Humaid dari Anas ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bermukim tiga hari antara Khaibar dan Madinah yaitu ketika menikahi Shafiyyah 
binti Huyyi. Lalu aku pun mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Di 
dalam walimahan itu tidak ada roti dan tidak pula daging. Beliau menyuruh agar permadani 
kulit dihamparkan, lalu kurma, tepung dan keju dihidangkan. Seperti itulah walimahnya. 


Kemudian kaum muslimin bertanya, "la adalah ummahatul Mukminin ataukah hamba 
sahaya?." Dan mereka pun berkata, "Jika beliau menghijabinya, maka ia termasuk Ummatul 
Mukminin, dan bila tidak, maka ia adalah hamba sahaya." Maka pada saat berangkat, beliau 
meletakkannya agak rendah di belakang, lalu beliau membentangkan hijab yang menutupi 
antara dirinya dengan orang banyak. 


Bab: Kumpul bersama isteri diawal kali waktu siang hari tanpa kendaraan dan api 


SEL NINA bisah ha rei Esa HA ERA ربب‎ aa 
GANG NR otg PAN P A و‎ ME LAN َر وو‎ 

Pe ala a saske 

4763. Telah menceritakan kepadaku Farwah bin Abu Al Maghra` Telah menceritakan kepada 
kami Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menikahiku. Kemudian aku didatangi oleh ibuku, lalu ia 


memasukkanku ke dalam rumah, tidak ada yang membuatku merasa terharu kecuali 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di waktu Dluha. 


Bab: Permadani dan selainnya untuk wanita 


PA 4 


0 0 ر ےا ور و ور 5 م 9 و با دو‎ 
اله‎ AE عر جا بر‎ A KANEA ANAA A TA AA WA PAS AS 
PAPE PELTI E Gi 22 Z ور‎ 5 ZA GUS 
JELITA KEL: AA Ja da gate Pars AN AN عَسْبْمَاقَالَكَالَرَسُول‎ 
A 
A 3 A 
4764. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah 
radliallahu 'anhuma, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah 
kalian menyediakan permadani?" Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dari mana kami mendapatkan permadani?" beliau bersabda: "Sesungguhnya nanti 
hal itu akan terjadi." 


Bab: Menyerahkan pengantin untuk pengantin laki-laki 


A pa و‎ A 5 > A ار و‎ P 22 و‎ Bg. an و‎ < 
Dea HE GS ايل عَنَهِشَام بن‎ AN SA GA NASA 9 Aa 7 رك‎ Jai حَدَّكْنَا‎ 
2 03 - Ga 7 Pa 
يَاعَابِسَُمَا كَانَ‎ a sa f و عله‎ AA ISIS ASN A AE َايشَة‎ 
2 24 AN م‎ 0 Bit ag: 27 
San مَعَحَكمْ هو فَإِنَالأنْصَارَ‎ 
4765. Telah menceritakan kepada kami Al Fadllu bin Ya'gub Telah menceritakan kepada kami 


Muhammad bin Sabig Telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Hisyam bin Urwah dari 
bapaknya dari Aisyah bahwa ia menyerahkan pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari 


kalangan Anshar. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Wahai Aisyah, 
apakah tidak ada hiburan, sebab orang-orang Anshar senang akan hiburan?." 


Bab: Meminjam kostum untuk pengantin 


iyá EAIRT. ASA HR حَدَدْنِي‎ 
yÉ gaga AN ka ANE SAN سر سو‎ GE LEAN اسْكعَارَتٌ‎ 


Lag هدي‎ 


Mema نوو لع تكو‎ LEE SAN A Sa ار‎ 


haka aa ja ر رَبك آم قط‎ PAI 


5 


4766. Telah menceritakan kepadaku Ubaid bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa ia pernah meminjam 
kalung dari Asma`, lalu kalung itu pun hilang. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengutus beberapa orang dari sahabatnya untuk mencari kalung tersebut. Lalu waktu shalat 
pun tiba, akhirnya mereka shalat tanpa berwudlu terlebih dahulu. Ketika mereka menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mereka pun mengadukannya. Maka turunlah ayat 
Tayammum. Karena itu, Usaid bin Hudlair berkata kepada Aisyah, "Semoga Allah 
membalasmu dengan kebaikan. Demi Allah, tidak ada suatu perkara pun yang menimpa 
Anda, kecuali Allah menciptakan jalan keluar pula bagi Anda, lalu kaum muslimin pun 
mendapat barakah dari perkara itu." 


Bab: Doa saat mendatangi isteri (setubuh) 


é éA bê Nda gabig yai SANG; LÊ NGANG jaki جد كاف‎ 


02 


SA 


AIA SERUM ALA تقول خا ا‎ SAS PN Ta aké PATI, BILANG 


A PAN 


BALA AR ab sa 7 SAS a NABA ara 00 3‏ د 


A 


4767. Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Manshur dari Salim bin Abul Ja'd dari Kuraib dari Ibnu Abbas ia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya saat mereka mendatangi isterinya 
membaca: 'BISMILLAHI ALLAHUMMA JANNIBNISY SYAITHAANA WA JANNIBISY SYAITHAANA 
MA RAZAQTANAA.' Lalu mereka pun ditakdirkan mendapat keturunan dari hasil pergaulan 
itu, atau mereka dikaruniyai anak, maka ia tidak akan diganggu oleh syetan selama- 
lamanya." 


Bab: Walimah adalah hak 


Seal BIN a KAN ِقَالَحَدَكْنِي‎ Pe Ra 


Z 


A AN 


IM 


posais aa, E 3 a NA KI 2: KASI KESAN 


A PA 
Z 2. 


In ea Aura & SE Aki A 
سَاقَدَحَاالْقَوَمَ‎ D م‎ LA جَخْض‎ An 3 pelan ja 
ABESAN ikasal rar An آَصَابُو ادا حرج جُواوَ‎ 
Aka gagah DIAN gê BAN يخر جو‎ ES ڪر‎ PAS BEM LAN 


IL‏ ر 


BEI حَرَجُوافَرَ جَمَوَرَجَعْتٌ مَعَدُحَنَّى‎ o PELAT وَمَشَيَتُ‎ 
PA Pun Jebeng BA SAS 


2 EA 22 سا م‎ CEE 


afi sman Aa‏ شرت ين 
kan‏ واو لالات 


4768. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair ia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Anas 
bin Malik radliallahu 'anhu bahwasanya; Saat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang 
di Madinah, ia masih anak-anak usia sepuluh tahun. la mengkisahkan; ibuku menyuruhku 
untuk berkhidmat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka aku pun berkhidmat untuk 
beliau selama sepuluh tahun, maka saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat aku adalah 
pemuda yang telah berumur dua puluh tahun. Akulah orang yang paling mengerti tentang 
hijab saat perintah itu diturunkan. Itu adalah perintah yang pertama kali turun pada 
pernikahan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsyin. Saat itu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah, beliau mengundang orang- 
orang dan mereka pun menikmati makanan yang dihidangkan. Setelah itu, mereka pun 
keluar pergi, kecuali beberapa orang yang masih tetap berada di sisi Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, mereka memperlama duduk di situ. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pun beranjak dan keluar, lalu aku pun ikut keluar bersama beliau agar orang-orang itu juga 
ikut keluar. Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam berjalan, dan aku juga ikut berjalan 
hingga sampai di ambang pintu rumah Aisyah. Lalu beliau mengira, bahwa mereka yang 
duduk tadi telah keluar, maka beliau pun kembali lagi dan aku juga ikut kembali hingga 
beliau sampai di tempat Zainab, dan ternyata orang-orang itu masih ada di situ dan belum 
beranjak. Akhirnya Nabi shallallahu "alaihi wasallam pun kembali lagi dan aku juga ikut 
kembali bersamanya. Dan ketika sampai di ambang pintu Aisyah, beliau menduga bahwa 
mereka pasti sudah pergi, maka beliau kembali lagi dan aku juga ikut kembali bersama 
beliau, dan ternyata orang-orang itu sudak keluar pergi, maka Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam meletakkan pembatas antara aku dan beliau, maka saat itu diturunkan perintah 
Hijab. 


Bab: Membuat pesta walimah meskipun dengan seekor kambing 


PA سال الب ص‎ Se ran BAN سم‎ Aan, حَدَّكنْ‎ UYA LA TAN CEK el PA ENYA 


و La Aa‏ ورو ا و 20052 ARA 257 at 122 NUR BTA‏ 
وَسَلم LE Nepal AG PES EA IE‏ كم أْصَدَقَمَهَاقَالَوَرْنَمْوَاقِمِنَذْهَبٍوَعَنَ 
و ACTA LA‏ ?2 ر PAN‏ ا £7- AI‏ ار 2 و وم 
ميد معت JBL‏ لما قد مو ا SMAN‏ الما جر و نعل SER NE LE‏ 
A‏ - 0 


STA NE A un 


“ ca 


NG EGA GI 


2 
2 


SEN ELANG IRIS We NU) E AŚ 
lá Han akas 


4769. Telah menceritakan kepada kami Ali Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia 
berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas radliallahu 'anhu 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abdurrahman bin Auf 
saat ia menikahi seorang wanita Anshriyah, "Berapa mahar kamu berikan padanya?" ia pun 
menjawab, "Seukuran biji berupa emas." Dan dari Humaid: Aku mendengar Anas berkata, 
Ketika mereka sampai di kota Madinah, kaum Muhajirin pun singgah di tepat kediaman 
orang-orang Anshar. Lalu Abdurrahman bin Auf tinggal di kediaman Sa'd bin Ar Rabi'. Sa'd 
bin Rabi' pun berkata padanya, "Aku akan membagi hartaku kepadaku dan menikahkanmu 
dengan salah seorang isteriku." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberi keberkahan 
pada keluarga dan juga hartamu." Lalu ia pun keluar menuju pasar dan berjual beli hingga ia 
mendapatkan keuntungan berupa keju dan samin, dan ia pun, menikah. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor 
kambing." 


4 04 


Gg PE ور‎ AA fs مد‎ oa £o Dat 255 2 A 34 LT ےچ‎ 


ر 
A A‏ 
A 7 r A‏ 
AI w ANAK £ 21 Laz 24‏ 
سىء من نسايهمااو DAN a IEn‏ 
PA HA PE‏ ۶ 


4770. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Tsabit dari Anas ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah 
mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya sebagaimana walimah yang 
beliau adakan atas pernikahannya dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah 
dengan seekor kambing. 


LA f. A 


کر ور 6 ر ےرا رر PA‏ ا ag SA‏ یع ی ر و كر عه رع aga‏ 
an USA‏ دد INN USS‏ ار ث عن شعَيّبٍ عَنْ أذ انر سول اله صل BA BALAN‏ صَفِيَّة 
Z‏ 


Z 
z 4 - 7 
27 أورا‎ Nat امه‎ AN 2 22 ANTA يس ل‎ 
AU | 2 وزو‎ 
صدافهاو يها بحير‎ > "IP 


4771. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Syu'aib dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membebaskan 


Shafiyya lalu beliau menikahinya, dan beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai 
maharnya. Kemudian beliau mengadakan walimah dengan Hais (sejenis makanan dengan 
bahan kurma, tepung dan samin). 


nyata ال‎ Je NG d PAETA kin AG 
Ada IN PERASA A 


4772. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Zuhair dari Bayan ia berkata; Aku mendengar Anas berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menikahi seorang wanita, lalu beliau mengutusku hingga aku pun mengundang 
beberapa orang untuk makan-makan." 


Bab: Seseorang yang membuat acara pesta untuk sebagian isteri lebih meriah dari 
sebagian isterinya lainnya 


KA EA ANO LI دتا ادر“ 52 063283 36 ذکر کرو‎ 22 KE ANA 


Z 


is le d Haaa ya GE d Ha al صل‎ A3 


4773. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Tsabit ia berkata; Suatu ketika, pernah disebutkan mengenai 
perkawinan Zainab binti Jahsyi di hadapan Anas, maka ia pun berkata, "Aku belum pernah 
melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah terhadap seorang pun 
dari para isteri-isterinya sebagaimana walimah yang beliau adakan terhadapnya. Saat itu, 
beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing." 


Bab: Orang yang membuat pesta walimah kurang dari satu kambing 
KANA Hy ah SAW os 


AAA SA عل‎ AAS AGAN 


4774. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Manshur bin Shafiyyah dari Ibunya Shafiyyah binti Syaibah ia berkata, 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengadakan walimah terhadap sebagian dari isteri- 
isterinya, yakni dengan dua Mud gandum. 


Bab: Wajib menghadiri undangan walimah 


ات م وو و 2 


AFEA EÉN esa ن يو‎ NENG 


22 


Pena KER AMAN 
4775. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bih Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian diundang ke acara walimahan, 
hendaklah ia datang." 


MAA GN An ANG‏ َنَسُفيَا نکال ددني منص ور نايو اپل عاي موم ى ڪن الي 


A 


w 


Keran SN Ji‏ االْعَافَوَأَجِيبُواالتَاعِيَوَعُودُواالْمَرِيصَ 


4776. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Manshur dari Abu Wa'il dari Abu Musa 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Lepaskanlah tawanan, penuhilah 
undangan dan jenguklah orang sakit." 


2 


LAPAN IE gangsa IA Sa NG yi ap PN PNS بيع‎ DS LAN 


Z 2 


رَضِيَ Jo NG GA CA‏ الل كيهو Sa Sena‏ و انما ع 
الْجِتَارَةَوَتَشَّمِيتِالْعَاطِسوَإِبّرَارٍ BL sgt AI Se SAE A 3 Sál‏ 
lane a GOA EN seage GAN EE AN Bt‏ ا 
SAN GAN‏ َف ENG‏ 


4777. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Rabi' Telah menceritakan kepada kami 
Abul Ahwash dari Al Asy'ats dari Mu'awiyah bin Suwaid bahwa Al Bara' bin Azib radliallahu 
'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memerintahkan kami tujuh perkara 
dan juga melarang kami dari tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk 
orang sakit, mengantar jenazah, menjawab orang yang bersin, menunaikan sumpah, 
menolong orang yang terzhalimi, menebarkan salam dan memenuhi undangan. Kemudian 
beliau melarang kami untuk mengenakan cincin emas, memakai bejana perak, mencabut 
uban, mengenakan Al Oassiyyah (pakaian yang bercampur dengan bahan sutera), Al Istibrag 
(kain yang dilapisi dengan bahan sutera) dan Ad Diibaj (sejenis pakain dari kain sutera). 
Hadits ini diperkuat oleh Abu Awanah dan Asy Syaibani dari Asy'ats dalam menyebarkan 
salam. 


ana KÊNANE San dpl ga! a : aan‏ 2ي 


ub JAN Gya LN Lak a ANU PENA BAKA العو سال‎ 


و 
asin ISA‏ 
A‏ 


4778. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd ia berkata; Abu Sa'id As Sa'idi 
mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam pesta walimahannya. Saat itu, 
isterinya adalah yang melayani mereka, padahal ia adalah pengantin wanita. Sahl bertkata, 
"Tahukah kalian minuman apa yang ia suguhkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam? Wanita itu menyediakan kurma yang telah direndam semalaman dan ketika 
beliau makan, maka wanita itu pun menyuguhkan air pada beliau." 


Bab: Orang yang tidak memenuhi undangan walimah maka ia telah bermaksiat 
kepada Allah 


LA 


اغ bên PN MEN LISA P3‏ ي هرد 103853 الله نه أنه 


Pa 


al‏ ا 


tak IN BA KANANG FA فا‎ ALA); A JE Ta 
aya 2127A س وا ا‎ GAN 


4779. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, bahwa ia berkata, 
"Seburuk-buruk jamuan adalah jamuan walimah, yang diundang sebatas orang-orang kaya, 


sementara orang-orang miskin tidak diundang. Siapa yang tidak memenuhi undangan maka 
sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Orang yang menghadiri jamuan dengan kaki kambing 


ka 2 M a Taz Pe Nana aa Gang a242‏ 2 وريم واا a‏ 21-3% ر 
aa PE io LA NE‏ 
AA HIS‏ £ وَلَوَأَهَدِيَإِلَ كرا KAWIT Hi‏ 


4780. Telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Abu 
Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seandainya 
aku diundang ke penghujung negeri, niscaya aku akan mendatanginya. Dan seandainya aku 
beri daging bagian kaki, niscaya aku akan menerimanya." 


Bab: Memenuhi undangan 


- 
ع و دسم 


2 ورم 9 7 م‎ AMEN 2 عد ت‎ 2 d 
sada ري‎ a A AA 


adas شولا و و‎ SIEI EÉN رَوَضِيَ‎ BAE 5-5-0 Za A 
EUo الرس وهو‎ HAN NAN KLS EÉ, E AAA جيبو‎ 


4781. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah bin Ibarahim Telah menceritakan 
kepada kami Al Hajjaj bin Muhammad ia berkata, Telah berkata Ibnu Juraij Telah 
menceritakan kepadaku Musa bin Ugbah dari Nafi' ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin 
Umar radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Penuhilah seruan ini (walimahan), bila kalian diundang untuk mendatanginya." Karena itu, 
Abdullah selalu mendangi undangan walimahan atau pun bukan waliman, sementara ia 
sendiri sedang berpuasa. 


Bab: Perginya wanita dengan anak-anak ke acara walimah 


2 2 e ووو‎ AA 200 98 NA 200 NA 2 Dar 2 200 


aa‏ اتروع ناو مانتال 
Ie aa pl‏ 


4782. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mubarak Telah menceritakan 
kepada kami Abdul Warits Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas 
bin Malik radliallahu "anhu, ia berkata: Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat 
para wanita dan anak-anak perempuan yang sedang memenuhi undangan walimahan, maka 
beliau pun berdiri dengan segera seraya mengatakan: "Ya Allah, kalian adalah orang-orang 
yang paling aku cintai." 


Bab: Apakah seseorang harus kembali saat melihat kemungkaran saat acara 
walimah 


a18 4 AAL No و سه سم‎ Aa < مما‎ EA D i NGT <A 2 
ع التي صل الله‎ JAENA BG مالك عن‎ bas NG ما عي ل‎ GA 


3G 


kasak EN SA رمَا ر اهار سول‎ IA SE ااا خم اا‎ ala gah 
A25 AI TAI 23 Elisa فيو جه ال ڪر‎ SAE ANGEN 
KEBUN AS SIBER LIAR ka sal SENAI sn ISA 
Ang Papan SAN AKA) ala ya : LN GN Gg a 
KONG SANG gêlang NANG NG ALA PMI 


4783. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata; Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Nafi' dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwa ia telah mengabarkan kepadanya bahwasanya, la pernah membeli bantal 
yang bergambar. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, beliau pun berdiri 
di pintu dan tidak mau masuk, maka aku pun tahu akan rona tak suka pada wajahnya, aku 
berkata, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan juga kepada Rasul-Nya. Dosa 
apa yang telah kulakukan?" Selanjutnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: 
"Kenapa ada bantal seperti ini?" Aisyah berkata, "Aku membelinya untuk Anda agar Anda 
pergunakan untuk duduk dan juga berbantal dengannya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang melukis gambar ini akan disiksa kelak pada hari 
kiamat, dan kepada mereka akan dikatakan, 'Hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan." 
Dan beliau juga bersabda: "Sesungguhnya rumah yang di dalamnya terdapat gambar- 
gambar, maka rumah itu tidak akan dimasuki malaikat." 


Bab: Wanita menjadai pelayan jamuan dalam acara pesta walimah 


A A ا ر‎ 2 5 A 5 
MAA AJE AE JS بو‎ Sd App ih ana 
2 0 $ X LANG f 5 0 ZAH wW ر 2ے‎ 
AS AN IS SNG UN ASAP sala ga 21 BIA Esa 


ANAN ala pa LEAN 1 GEA AYO adain BID يمك‎ 


- r 


هدر و 24 
لەفسقتەتتحفه Aa‏ 


4784. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam Telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl ia berkata; 
"Ketika Abu Sa'id As Sa'idi mengadakan acara walimahan, ia mengundang Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan para sahabatnya, namun mereka tidak membuat jamuan makanan 
untuk mereka dan tidak pula menyuguhkan sesuatu, kecuali isterinya yaitu Ummu Usaid 
yang menumbuk kurma dalam bejana kecil yang terbuat dari batu, dan telah dibuatnya di 
malam hari. Maka ketika Nabi shallallahu "alaihi wasallam usai menyantap makanan, maka ia 
pun menumbuknya halus untuk beliau. Akhirnya wanita itu pun mempersembahkan 
minuman itu untuk beliau." 


Bab: Minuman yang memabukkan dan yang tidak dalam acara walimah 


MALE ES AN NG 5 بْب‎ gag حَدَكَنَ‎ ANG ا‎ 
BA BAN E san ee gaci 


PA 
م دو‎ 


A ga A SA TANEET‏ مِنَاللَيّلٍ 
253 


4785. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Abdurrahman Al Oari dari Abu Hazim ia berkata, Aku mendengar Sahl bin Sa'd 
bahwa Abu Usaid As Sa'idi mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menghadiri 
acara walimahannya. Sedangkan yang melayani santapan mereka adalah isterinya sendiri, 
padahal ia adalah sebagai pengantin wanita. la berkata, "Apakah kalian tahu, apa yang 
dibuat oleh wanita itu untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? Wanita itu merendam 
kurma semalaman dalam bejana kecil yang terbuat dari batu." 


Bab: Bersikap lembut dengan wanita 
وول‎ Bae ANE SN SAS KE PAKE 
فبا‎ Ber اسْكَمَكَعْت‎ MAAN YA BAJA AS LAS e 


عوج 


4786. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata: Telah 
menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila 
kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu 
bermesraan dan menurutinya, maka kamu dapat bermesraan namun padanya terdapat 
kebengkokan." 


Bab: Wasiat untuk wanita 

Sena ع‎ NA 0 ا ا را‎ LES 1 Ca an GA ےک‎ 27A SAF! ےچ‎ 
2 AR : د كا‎ AS MEA 4 Bas SAKA 
Pen ag وده عن می کن ا‎ HE gka] تصن حسیں ن‎ ea چو‎ 


r r 


AAU Ree BS اليم اڵ خر‎ la كَانَ‎ a NG kaa 5 ak e 


Za 2 - PAKA A Z 2 
pat SPN AK KA SD gal م عم‎ Kg -24% و‎ M3 Ga NG NG > 
PS SSI ذهب تقيمه كد نه‎ PON الضلع‎ Seat E خير اف خلقَ من ضلع و‎ 


LA 
2 


AI‏ قَاسَتَوَصُوابِالِيْسَاءِخَيرً 
Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr Telah menceritakan kepada kami‏ .4787 
Husain Al Ju'fi dari Za'idah dari Maisarah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi‏ 
shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan‏ 
juga kepada hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Pergaulilah wanita kaum‏ 
wanita dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang‏ 
paling bengkok yang terdapat tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu‏ 
meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, namun jika kamu‏ 
membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah‏ 
wanita dengan penuh kebijakan."‏ 


15 


a sz AS م‎ ENE gs 2 A Pa 222 وم‎ SZA 159 22 s4 e 
ر چ‎ 
214 هسك ج72 1خ 2174 م‎ f د د‎ {145 5 03 Anya AG adí 2 rana {s ? 
Pa 


4 


2 2 4 w 
ANA. 26 z ÍS KA الوم )م‎ NGA Tua Pa 


4788. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata: Di masa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, Dahulu kami khawatir untuk menasehati dan memberi arahan 
pada isteri-isteri kami dan kami juga khawatir jangan-jangan wahyu turun berkenaan dengan 
kami. Maka ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat, kami pun berani angkat bicara dan 
memberi arahan pada mereka. 


Bab: Firman Allah "Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." 


ر ر e.‏ ر ار SA‏ ودو ‏ سس DANANG 2 E E Adra a DAN‏ و او 0 
PER SAS Sr‏ یدع اپو تع نافع ع عَيّد PING‏ صا الله عليه و سلب 
Oo »‏ بن ر يد عن ١‏ يوب عن داقع عن عبر ادر 4 يدو 


a BA 
2 


ر n S AG‏ ام سا مه گے ار AA‏ 1 22 
کڪ را عو IS‏ مَس ئول قال مارا ع وهو AA‏ لو ال جل را ڪل PAN‏ 


3 


ملو الت Saja pa sh ga aa ENEE‏ مَالِسَيَدووَهُوَمَسَكُولُ آلا 


i j ragt PA KK 


4789. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalain akan dimintai 
pertanggungjawabannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan 
dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya, 
dan ia pun akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan seorang budak juga pemimpin atas 
atas harta tuannya dan ia juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Sungguh setiap kalain 
adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya." 


Bab: Bergaul dengan baik dengan keluarga 


و و ند 26 2 ور 26 A 2001 A AA 2 P‏ وه وو 
Peg ADE KA Pelung A‏ حجر Sae CAN‏ ب یوس AN SAS‏ عرو 
Të IAIN‏ ا NGGAK‏ 
A - LA D - - 2‏ 
2A -‏ م و7 . Na‏ 2 27 دو کر FE A‏ 


لعب 


E CT KENA KA Ea, 
PNG HKN TAS ILK ESA جي‎ 3 A6 
MEETING Aa SLR SL الْحَامِسَهُرَوْجِي‎ BELU BEAN ولاقو‎ 
AAA NE ba GA á an قَالَتَ المَّادِسَهُرَوَ‎ 
KA كاك ات‎ ala امَك أو‎ RATA SEA Pa NG 

MEN BAL AAN ولي ريغز ذكب قلت‎ PE 
كيل گات‎ a مالكو مَامالكمالڭ‎ AN مالاك‎ A 


o sd BR Oka‏ هَوَالك قات الْحَادِيَه عَسْرَدَرَوْجِي 
Aa 5.5 7‏ و Sasa sae‏ وم 2 د 4 جره دام هم PA‏ اج 2226 


ار 


AA KA TAA A “2 Kó ر 2 وماس‎ P sz" 
A8 19 As NG) Na A uas 


Z A aa PA 23 
tigi Mus 5 مهارد‎ Siga ii uig saig an واشر‎ Ia WAHU 


ر 


A 


tai Eide Nana paka a ناير ع‎ AG 


A 


A 


wed کا اا‎ kak أ کا اء‎ 2AA RE 2 Ga >í 
2 رَيَبَاجَارِيَة‎ bis أبيهاوطو أْمَهَارَمِلء كَسَايبَاوَ‎ sb 
2 Éi 2, It کر‎ EWK SAN LANG مر‎ AN Aa 
وَالا وَطَابَ‎ 55 NG AEN aa CES تتقث مير تتاتتقيتا و لا تملا‎ EA ES 


A Pa 4 P 
33 AAN Í 
تبث‎ C2 


0 
.. 
PA 


و2 2 NG 72% 5 A‏ ده و و و و ر 
رَوْجَاوَقَالَ كلي أمَّرَرْ_ء وَمِيرِي اهلك قال تفلو معت کل BA baa êsa‏ أيرّر ع 


و 
ع 


Ar a - GANG » 1 PEA zz Sy rass 2124% 2ت‎ LANG < 2 7 
a Mg لامر‎ gE WES Aa GILA ISA A e 


2 ام‎ 
1 و‎ GRALA A oh z5 2 £ AK A at AA 7 A 2ح ور 1س سام‎ 2 
CAM 


4790. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman dan Ali bin Hujr 
keduanya berkata, Telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus Telah menceritakan 
kepada kami Hisyam bin Urwah dari Abdullah bin Urwah dari Urwah dari Aisyah ia berkata: 
Sebelas wanita duduk-duduk kemudian berjanji sesama mereka untuk tidak mnyembunyikan 
sedikitpun seluk-beluk suami mereka. Wanita pertama berkata, "Suamiku adalah daging 
unta yang kurus, berada di puncak gunung yang sulit, tidak mudah didaki, dan tidak gemuk 
sehingga mudah diangkat." Wanita kedua berkata, "Suamiku? Aku tidak akan menyebarkan 
seluk-beluk tentang dirinya. Aku takut tidak bisa meninggalkannya jika aku menyebutnya, 
aku menyebutkan kebaikan dan keburukannya sekaligus." Wanita ketiga berkata, "Suamiku 
jangkung. Jika aku berkata, ia menceraikanku. Jika aku diam, ia menggantungkan 
(urusanku)." Wanita keempat berkata, "Suamiku sedang, seperti cuaca Gunung Tihamah. la 
tidak panas, dingin, menakutkan, dan membosankan." Wanita kelima berucap, "Suamiku? 
Jika ia masuk, ia seperti anak singa. Jika ia keluar, ia seperti singa. Ia tidak pernah bertanya 
apa yang ia ketahui." Wanita keenam mengemukakan, "Suamiku? Jika makan, ia mencampur 
semua jenis makanan. Jika minum, ia menghabiskan seluruh air. Jika tidur, ia berselimut. Ia 
tidak memasukkan telapak tangan untuk mengetahui kesedihan (tidak penyayang 
kepadanya)." Wanita ketujuh berkata, "Suamiku tidak tahu kemaslahatan dirinya dan bodoh. 
Baginya, semua penyakit adalah obat. la membelah kepalamu atau memecahkanmu, atau 
melakukan kedua-duanya terhadapmu." Wanita kedelapan berkata, "Suamiku halus sehalus 
kelinci dan harum seharum zarrab (tanaman yang harum)." Wanita kesembilan mengatakan, 
"Suamiku tinggi tiangnya, panjang bantuannya, besar asapnya, dan rumahnya dengan api." 
Wanita kesepuluh mengemukakan, "Suamiku adalah majikan dan tidak ada majikan sebaik 
dia. la mempunyai unta yang banyak sekali dan dekat pengembalaannya. Jika unta-unta 
tersebut mendengar suara rebana sebagai tanda kedatangan tamu, unta-unta tersebut 
merasa yakin bahwa mereka akan disembelih." Wanita kesebelas berkata, "Suamiku adalah 
Abu Zar'in. Tahukah kamu siapakah Abu Zar'in? la menggerak-gerakkan perhiasan kedua 
telingaku, memenuhi lemak kedua lenganku, dan membahagiakanku hingga jiwaku 
berbahagia. la mendapatiku di tempat pemilik kambing kecil di gunung kemudian 
membawaku ke pemilik kuda yang banyak, unta yang banyak, penggiling makanan, dan 
pengusir burung. Di tempatnya, aku berkata dan tidak menjelek-jelekkan, tidur hingga pagi, 
dan minum hingga puas. Ibu Abu Zar'in. siapakah ibu Abu Zar'in? Tempat makanannya besar 


dan rumahnya luas. Anak laki-laki Abu Zar'in. Siapakah anak laki-laki Abu Zar'in? Tempat 
tidurnya seperti pedang yang diambil dari sarungnya (ringan) dan ia dibuat kenyang dengan 
lengan kambing yang berusia empat bulan. Anak perempuan Abu Zar'in. Siapakah anak 
perempuan Abu Zar'in? la patuh kepada ayah ibunya dan membuat marah tetanggganya. 
Budak wanita Abu Zar'in. Siapakah budak wanita Abu Zar'in? la tidak merusak pembicaraan 
kami, tidak memindahkan warisan kami, dan tidak memenuhi rumah kami dengan kotoran 
seperti rumput. Abu Zar'in keluar sedang tempat-tempat susu digerak-gerakkan dengan 
keras, kemudian ia bertemu dengan seorang wanita bersama dua anaknya seperti anak singa 
yang sedang bermain di bawah pinggangnya dengan dua buah delima, kemudian Abu Zar'in 
menceraikanku dan menikahi wanita tersebut. Sesudahnya aku menikah dengan seorang 
laki-laki yang mulia, mengendarai dengan cepat, mengambil tombak, mengembalikan hewan 
ternak kepadaku, dan memberiku bau harum semuanya sepasang. la berkata, 'Makanlah hai 
Ummu Zar'in dan berilah makan keluargamu.' Jika aku kumpulkan semua yang diberikan 
suami keduaku tersebut, tidak mencapai bejana terkecil Abu Zar'in. Aisyah berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terhadapmu aku seperti Abu Zar'in 
terhadap Ummu Zar'in." berkata Abu Abdullah: berkata Sa'id bin Salamah dari Hisyam dan 
janganlah engkau penuhi rumah kami dengan sisa-sisa rumah (sampah). Abu Abdullah 
mengatakan, sebagian mengatakan "Maka aku minum hingga puas.". Dan ini lebih sahih. 


AT BER Bayu KALANG AA 6 ر ر ر 2 الى‎ 
EMS EEE ANE PEA محمد مُحَمَدِحَدَتْمَاهِسَاءًأ‎ Ka Wa 


A A 2 رم و‎ 


LIS FN US ASLI selasa E 3 Ne Ag Da الخ ا‎ 
HAN AN uai Ai 


4791. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Hisyam Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Urwah dari 
Aisyah ia berkta: Suatu ketika, orang-orang Habasyah sedang bermain-main dengan 
peralatan perang mereka, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun menutupiku, 
sementara aku menonton mereka. Begitulah seterusnya hingga aku sendirilah yang bosan 
dan beranjak sendiri. Karena itu, jadilah kalian seperti anak kecil yang suka bergurau. 


Bab: Seorang ayah memberi nasihat kepada anak perempuannya perihal suami 


MEN PA SANA ی‎ SAI TE BE BUS KAYU PAS 
Hati لكاب الوا‎ Naa GAN ALAN Pa ane gas ويا‎ 


LAS Bel BA e KE ال‎ fogle! ا‎ 
CALL Bas ELSA AN SAB piati 5952 ALIS GS 


dis K ISA عَلَيّهوَسَلَمَ اللَكَاوْكَالَ‎ siet jeie iso مير الْمُؤْمِنِيسَمَنَالْمَرََنا‎ 


A 


KA‏ رامو PPARA US - AA‏ ااه م ام Se‏ زهان امقر وار 
JUS JELAS MASAN‏ اعَجَبًالَك rat GEA SAS GA Ep EA‏ 


use Pa 


é$ الي الْمَدِيئَدَوَ‎ | sêrap NA PAN جا ل ين‎ SALE قال‎ BE 


r 


Sas bagai IBU Ass adaa : PA EN AS كَكَمَاوَ‎ 
NON CT امام 7 ا‎ . 2 “No 27 6 هم‎ 2 
úl: BUAT Fida : BATAN نملك ايۇ مين لوخي‎ 


pini aa KAN a a Be SL LES َدِمَمَاعَقَ‎ 
ajang SAYA SA sisi SE SA GIS UG امراق قرا جعي‎ 


Kau Sa a Ka sa‏ َي ذلك وَفلّتهَاقَد حَابَمَنْ 


PE KAJU NABA KAN PT PAN MA FUI get MA aa Ps 


2.2 Az 5 


Sayan) | ET 22 D SEA A 


Veda ae PEN الب صل‎ SEN, sala يهو‎ AL za Aa 
TE seba ASAS ALA يه وَسَلينيمَابَدَالكو‎ Ji Ngaba 


s 
P 


TAN 


A PE 


IK AE SEES aa Sa PN aa 

es, AAN قَصَرَبَبَابِيِصَرْبَّاشَدِيدَاَ‎ SA جم‎ Fa SEMEN صَاحِبِي‎ 
PS e EA utisak sa 7 AJENG Ka ég 
NGANG bêbêg KEKE سام نماو‎ sale ata asa 


27. 2 


KA LA A 2 2, 2. 6 2 ےر‎ BN ZAH 
GAE YAK. NE EL AA ENG ESAI وَسَلَّمَأَرْوَاجَهُ‎ AR شل‎ 


KASN SA Sala sala al BEP fei D. 
áe i قَقَأْثُ مَايُبْكِي اکم‎ SES ga olah jas agak 


Wi e IM LA 
2 


ihia fiia PARA ڪيه و سم قا ٽ لا قري ها هو‎ á eNA íá 
Me AH A KARAG Ksh Kei 


207 و 


فیا LAN‏ صل Gad JNE gand aka AM ES pad EN‏ صل اله 
AN Sa MASA Je EX Ne He Sasa‏ 0 


وم هو و2228 و 


AG WAN ai 0 Ke Lin BN ab na 


A 


bala Bara. Kallie EET AIE PELAN SIS 


> 


18 jon PAN AN مك‎ SAN SSS 3 sa AJENG KAN GA ARAH AJAH قد‎ 


E aé و و‎ 


KENANG PAM AY DI ANGGA NG gê pang 

P IAIN AB BE SA ضط عل رمال حصو ر‎ sabh 

AS SIAK ALAN 256 BE E 5 
56 


رود 


NANG PE JAYA SS is EGA VALEN, A‏ قرش 


r a11 


yeli ia sai PAN AN APA ES ps NG PIA Ka SU LS 


MERK D MAA LAJU WA هال ب‎ NYA PON JÊG LS SA 


A 
A و ا‎ 24 


KEY Lin pala gala PAN DIA‏ َم PARE SEA Jet AN‏ مه أخْرَى فجَلسَت 


2 


A 
PEL ik 2 ويدار‎ 


A A 
2 ۶ 5 
ATA aye م‎ 3 d . A 06 7 x . AA AN Da A E 
ke ) £ ثلا" ن‎ 4 | E ASAS e27 2 YANA | ف‎ 272 La ر ی‎ Ga K 
اهبه نه‎ AS لله رایت یق بيته شيثا بر دالب‎ PA 3S ras حينرا ينه در فر فعت‎ 
P P 0 = P 0 GT, - 


Yes KAN LA PAN TT BRA ارول الها‎ 


P 


IA, PARE ISU 1 asah LAN AAN Ag se 


ê Z,Ž Pa 4 3 


ALAN صل‎ LAN ABE BABI gi DAN PEREON K 


34 عور‎ wi 


KD KA Sk e ار‎ Da AAN 


N 


Z 
20 P 


BNI Jt 


a AA يا‎ bêna sa na كتين قور‎ JG, 
AS JENIS NANG َو‎ CAME IS, KK 


Pas gun ena Ar tag Ega ke UNG 


WG 


PSA AAA AI LAS ENG JANG Ae Nia jie 3653 


KE EU Tn SA AL ae 


4792. Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Abu 
Tsaur dari Abdullah bin Abbas radliallahu "anhuma, ia berkata: Aku selalu bersikeras untuk 
menanyakan kepada Umar bin Al Khaththab tentang dua orang wanita dari isteri-isteri Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam, yang Allah berfirman terhadap mereka berdua: "IN TATUUBAA 
ILALLAHI FAOAD SHAGHAT OAULUUBUKUMAA." Hingga suatu saat, ia menunaikan haji dan 
aku pun ikut menunaikan haji bersamanya. Dalam perjalanan ia menyingkir hendak buang 
hajat, lalu aku mengikutinya dengan membawakan kantong air. la pun buang air besar, dan 
ia kembali aku pun menuangkan air pada kedua tangannya, lalu ia pun berwudlu. Saat itulah 
aku bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua orang wanita dari isteri-isteri Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam yang Allah Ta'ala berfirman kepada keduanya, "IN TATUUBAA 
ILALLAHI FAQAD SHAGHAT AULUUBUKUMAA (Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, 
Maka Sesungguhnya hati kamu berdua Telah condong (untuk menerima kebaikan..)."" Umar 
pun menjawab, "Sungguhnya mengherankan kamu ini wahai Ibnu Abbas. Kedua wanita itu 
adalah Aisyah dan Hafshah." Kemudian Umar menceritakan haditsnya dengan lebih luas, ia 
berkata: Dulu, aku mempunyai seorang tetangga dari kalangan Anshar di Bani Umayyah bin 
Zaid yang mereka adalah para penduduk Manidah yang fakir. Kami saling bergantian untuk 
menghadiri majelis Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Aku hadir sehari dan ia pun hadir 
sehari. Bila aku yang hadir, maka aku akan menyampaikan hal-hal yang disampaikan oleh 
beliau berupa wahyu atau yang lainnya di hari itu. Dan jika gilirannya yang hadir, ia pun 
melakukan hal yang sama. Kami adalah bangsa Ouraisy yang posisinya selalu di atas kaum 
wanita. Dan setelah kami bertemu dengan kaum Anshar, ternyata mereka adalah kaum yang 
banya dipengaruhi oleh kaum wanitanya. Maka para isteri-isteri kami pun mulai meniru dan 
mengambil adab dan kebiasaan wanita-wanita Anshar. Kemudian aku mengajak isteriku 
berdiskusi, lalu ia pun mendebat argumentasiku. Aku mengingkari akan perlakuannya itu, ia 
pun berkata, "Kenapa kamu tidak mengajakku berdiskusi? Demi Allah, sesungguhnya para 
isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengajak beliau berdiskusi. Bahkan pada hari ini 
hingga malam nanti, salah seorang dari mereka mendiamkan beliau." Aku pun kaget akan hal 
itu. Kukatakan padanya, "Sesungguhnya telah merugilah bagi siapa di antara mereka yang 
melalukan hal itu." Setelah itu, aku bergegas memberesi pakaianku lalu menemui Hafshah. 
Kukatakan padanya, "Wahai Hafshah, apakah salah seorang dari kalian telah menyebabkan 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam marah di hari ini hingga malam?" la menjawab, "Ya." Aku 
berkata, "Sesungguh, kamu telah merugi. Apakah engkau merasa sekiranya Allah menjadi 
marah lantaran marahnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu kamu akan binasa? 
Janganlah kamu menuntut banyak kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan jangan pula 
kamu membantahnya dalam sesuatu apa pun. Dan janganlah kamu mendiamkannya. 
Pintalah padaku apa yang kamu mau. Janganlah kamu merasa cemburu terhadap madumu 
yang lebih dicintai oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -maksudnya adalah Aisyah-." Umar 
berkata: Sebelumnya, kami telah saling berbincang bahwa Ghassan tengah mempersiapkan 
pasukan berkuda untuk memerangi kami. Pada hari gilirannya hadir, sahabatku yang Anshari 
menghadiri majelis lalu kembali menemuiku setelah sahalat Isya'. la mengetuk pintu 
rumahku dengan sangat keras seraya berkata, "Cepatlah buka!" maka aku pun segera keluar 
menemuinya. la berata, "Sesungguhnya pada hari ini telah terjadi perkara yang besar." Aku 
bertanya, "Peristiwa apa itu? Apakah Ghassan telah datang?" la menjawab, "Tidak, bahkan 
yang lebih besar dari itu. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menceraikan isteri-isterinya." 
Ubaid bin Hunain berkata: la mendengar Ibnu Abbas, dari Umar, ia berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam meninggalkan isteri-isterinya, maka aku pun berakata, "Sungguh, Hafshah 
telah merugi." Aku telah menduga hal ini akan terjadi. Aku pun segera mengemasi 
pakaianku, lalu shalat Fajar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Setelah itu, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memasuki tempat minumnya dan berdiam diri situ. Kemudian 
aku masuk menemui Hafshah, ternyata ia sedang menangis. Aku berkata padanya, "Apa 
yang menyebabkanmu menangis. Bukankah aku telah mengingatkanmu akan hal ini? Apakah 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah menceraikan kalian?" la menjawab, "Aku tidak tahu, 
itu beliau sedang minggat di tempat minum." Maka aku pun segera keluar dan mendatangi 
mimbar, ternyata di sekeliling itu ada beberapa orang yang sebagian dari mereka juga 
sedang menangis, lalu aku pun duduk bersama mereka sebentar kemudian aku tak kuasa lagi 
akan suasana itu. Maka aku datang ke tempat minum yang dipergunakan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam untuk berdiam. Aku pun berkata kepada budaknya yang hitam, 


"Mintakanlah izin untuk Umar." Lalu sang budak pun masuk dan berbicara kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam kemudian kembali dan berkata, "Aku telah berbica dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan juga telah menyebutmu, namun beliau diam." Akhirnya aku 
pun kembali dan duduk lagi bersama sekelompok orang yang tadi berada di sekitar mimbar. 
Setelah itu, aku tak sabaran lagi, maka aku mendatangi sang budak itu lagi dan berkata 
padanya, "Mintakanlah izin untuk Umar." la pun masuk lalu kembali seraya berkata, "Aku 
telah menyebutmu, namun beliau tetap diam." Aku kembali lagi dan duduk bersama 
beberapa orang yang ada di mimbar. Namun, aku tak sabaran lagi dan mendatangi sang 
budak itu lalu berkata, "Mintakanlah ini untuk Umar." la pun masuk dan kembali seraya 
berkata, "Sungguh, aku telah menyebut namamu, namun beliau tetap diam." Maka ketika 
aku berpaling hendak pergi, tiba-tiba sang budak itu memanggilku seraya berkata, 
"Sesungguhnya Nabi shallallahu "alaihi wasallam telah mengizinkanmu." Akhirnya aku pun 
menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang sedang berbaring di atas pasir 
beralaskan tikar tanpa kasur. Pasir-pasir itu telah berbekas pada sisi badan beliau. beliau 
berbantalkan kulit yang berisikan sabut. Aku mengucapkan salam atasnya dan berkata 
sambil berdiri, "Wahai Rasulullah, apakah Anda telah menceraikan isteri-isteri Anda?" Maka 
beliau pun mengangkat pandangannya ke arahku dan menjawab: "Tidak." Maka aku pun 
berkata, "Allahu Akbar." Kukatakan lagi sambil berdiri, "Aku mendengar wahai Rasulullah, 
sekiranya Anda melihatku. Kita adalah bangsa Ouraisy yang selalu mengatur wanita. Namun, 
ketika kita mendatangi Madinah, ternyata mereka adalah kaum yang didominasi oleh kaum 
wanita." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum. Lalu aku berkata lagi, 
"Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau melihatku. Aku telah menemui Hafshah dan berkata 
padanya, Janganlah sekali-kali kamu merasa cemburu bilamana tetanggamu lebih dicintai 
oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -maksudnya adalah Aisyah-."" Kemudian Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum lagi. Maka ketika itu, aku pun duduk dan mengangkat 
pandanganku ke arah rumahnya. Maka demi Allah, aku tidak melihat sedikit pun di rumah 
beliau kecuali tiga kulit yang telah disamak. Aku berkata pada beliau, "Wahai Rasulullah, 
berdo'alah kepada Allah untuk ummat Anda. Karena orang-orang Persi dan Romawi telah 
diberi keleluasaan, dan mereka juga telah diberi dunia, padahal mereka tidak menyembah 
Allah." Akhirnya Nabi shallallahu "alaihi wasallam duduk yang sebelumnya berbaring. 
Kemudian beliau bersabda: "Beginikah sikapmu wahai Ibnul Khaththab? Sesungguhnya 
mereka itu adalah suatu kaum yang kebaikan mereka disegerakan di dunia." Aku pun 
berkata, "Mintakanlah ampun untukku." Jadi, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan 
isteri-isterinya karena perkara itu. Yakni, ketika Hafshah menyebarkannya pada Aisyah, yaitu 
selama dua puluh sembilan hari. Saat itu, beliau bersabda: "Aku tidak akan masuk menemui 
mereka selama satu bulan." Demikian itu, karena kerasnya rasa kesal beliau pada mereka, 
yakni saat Allah menegur dirinya. Dan ketika telah berlalu dua puluh sembilan hari, beliau 
menemui Aisyah dan beliau memulai darinya. Maka Aisyah pun berkata pada beliau, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Anda telah bersumpah untuk tidak menemui kami selama satu 
bulan penuh. Sedangkan hari ini Anda baru memasuki hari yang kedua puluh sembilan, 
sebagaimana yang aku hitung." Kemudian beliau pun bersabda: "Sesungguhnya hitungan 
bulan itu adalah dua puluh sembilan hari." Dan memang jumlah hari pada bulan itu adalah 
dua puluh sembilan malam. Aisyah berkata: Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat At 
Takhyir (ayat yang berisi pilihan untuk tetap menjadi isteri nabi atau tidak). Beliau memulai 
dariku, wanita yang pertama dari isteri-isterinya. Dan aku pun lebih memilih beliau. setelah 
itu, beliau memberi pilihan kepada para isterinya semuanya, dan mereka pun menjawab 
sebagaimana yang dikatakan Aisyah. 


Bab: Wanita puasa sunah dengan izin suaminya 


Pena DIA ام‎ E Adaa BA SA KAYA 3 کار‎ 
SG P par سَلَمَلاكَصُو‎ á TANYA 


4793. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari 
Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah seorang 
wanita berpuasa padahal suaminya sedang ada, kecuali dengan seizinnya." 


Bab: Jika wanita tidur dengan menjauhi ranjang suaminya 


Gesi A êngg kê ي عدي‎ (ajaa MEN JA iba 
Wide ل فِرَاشو قبت أنْكبِي‎ dila SA كَالَإِكَادَعَاالتَ‎ ARBA daan ال وو‎ 


4794. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Hazim dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang suami 
mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka 
ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi." 


KPA IS ANJI BNN PESAN EA HR 
Pd ر‎ ee TA ا سس‎ NA 4 2 NA Fla 
جع‎ PES INI 35 فراش‎ Pm AN ES A Pat 


4795. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah Telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Qatadah dari Zurarah dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabdda: "Apabila seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi 
ajakan suaminya di tempat tidur, maka Malaikat melaknatnya hingga pagi." 


Bab: Wanita tidak boleh menerima laki-laki lain di rumah suaminya kecuali dengan 
izin 


EN يُرََرَضِيَ‎ Per A PAJANAN Ngt PA ba PI SAS 


A 


a Gap) Anal 3558 BAN KANEA AÉ Gl LAN 


D 


Pa A 


ل Ana‏ ارال تادا تشاع saga‏ 


s 
A wa A 


2 4 Na A 0 72 Z, ad 
SAI BU Se 


4796. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
Telah menceritakan kepada kami Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita 
untuk berpuasa sementara sementara suaminya ada di rumah, kecuai dengan seizinnya. Dan 
tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan 
sesuatu yang ia infakkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada 
suaminya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Az Zinad dari Musa dari bapaknya dari Abu 
Hurairah dalam bab shaum. 


EA Ja Aya SIA AE bani NGA Ja SAS 


PA 
ا تر‎ 


E ES BAE SERI ES € SIS 3 
MANA NAS ÊNGG ag A NG 


4797. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Isma'il 
Telah mengabarkan kepada kami At Taimi dari Abu Utsman dari Usamah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Aku berdiri di ambang pintu surga, maka aku 
pun menyaksikan bahwa kebanyakan yang memasukinya adalah orang-orang miskin, sedang 
orang-orang yang memiliki kekayaaan tertahan. Selain penduduk neraka telah diperintahkan 
untuk dimasukkan dalam neraka. Aku berdiri di ambang neraka, dan ternyata kebanyakan 
penghuninya adalah para wanita." 


Bab: Mengkufuri nikmat 


ر او او ا 5 Ti‏ سوم 5 EE‏ 7 و مهو او دي 
ABG OS TON Agra a gan NAS SAS‏ 


A 


E A RE A كول‎ E 
SL BARAH KoF کر کو اظ‎ ês اوا و‎ pg bana BEM 


A 


KUASA) Ne SUS ڪَاطو ياو هو‎ SE 5 AJ 33 


و 


طو يلا و هو مو PE SE SAI NE‏ ياو هوو وال کو UBS Ie‏ 


A کے‎ 


طَو يِلَّاوَهُوَدُونَ اليه AES]‏ كع E‏ خو ئو تالک PESAN‏ 


PA 

0 - 
12 
A 


Yao JI aa TAN Gya NGT AAN و‎ ALAN JUS ALAN انَصَرَفَوَكَدَتَجَلَتَ‎ 
AKA: an ga ISA GANG AN HERI SEAT basal 


ل 


a? 0 1 ع‎ 
En ena YSS I318 53 Ka ARI KAA 


J 


4 PR 


- PA 4 DI a a d 0 و‎ 
WANG gan SEN BEAN LA SAS pas a iE KENE ASA 


2 SG و7‎ 1 aa 2 9 رر راصو‎ AN ےر‎ 2 BLU س‎ 2 
E إِحَدَاهَنَالدَهْرَ‎ 33 BEE SE AL ANG Jian is 
Berat KAE A Ga E NG ni; 


4798. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abdullah bin Abbas bahwa ia berkata: 
Pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat bersama kaum muslimin. Beliau 
berdiri dengan berdiri yang sangat panjang sebagaimana panjangnya bacaan surat Al 
Bagarah. Kemudian beliau ruku' dengan ruku' yang panjang pula. Sesudah itu beliau bangkit 
dari ruku' lalu berdiri lagi dengan sangat panjang namun tidak sebagaimana panjangnya 
berdiri beliau yang pertama. Kemudian beliau ruku' dengan panjang, namun tidak sepanjang 
ruku'nya yang pertama. Lalu beliau teruskan dengan sujud. Setelah itu, beliau bangkit 
kembali dan berdiri dengan panjang, namun tidak sepanjang berdirinya pertama kali. 
Kemudian ruku' dengan panjang, tetapi tidak sebagaimana ruku'nya yang pertama. 
Kemudian beliau bangkit lagi dan berdiri dengan lama, namun tidak selama berdirinya yang 
pertama. Lalu beliau ruku' kembali dengan lama, tetapi tidak seperti ruku'nya yang pertama. 
Kemudian beliau bangkit lalu sujud. Setelah beliau selesai shalat matahari pun kembali 
menampakkan cahaya. Maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan 
adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah, tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena 
kematian seseorang atau pun karena kehidupannya. Jika kalian melihat hal itu, maka 
berdzikirlah kepada Allah." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kamu melihat bahwa 
Anda sepertinya mendapatkan sesuatu di tempat Anda berdiri, lalu kami melihat bahwa 
Anda tertahan." Maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya aku melihat surga -atau- surga 
telah diperlihatkan padaku, lalu aku pun hendak mengambil seranting darinya, sekiranya kau 
dapat mengambilnya niscaya kalian akan memakannya selama dunia masih ada. Kemudian 
aku melihat neraka, maka aku tidak pernah melihat pemandangan seperti yang terjadi pada 
hari ini. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita." Mereka bertanya lagi, 
"Kenapa wahai Rasulullah." Beliau menjawab: "Karena kekufuran mereka." Para sahabat 
bertanya lagi, "Apakah lantaran kekafiran mereka kepada Allah?" beliau menjawab: "Mereka 
mengkufuri perlakuan dan kebaikan suaminya. Sekiranya kamu berbuat baik kepada salah 
seorang dari mereka selama setahun penuh, lalu ia melihat sesuatu yang tidak baik darimu, 
ia pun akan berkata, 'Aku tidak melihat kebaikan sedikit pun darimu." 


Weasel hoc ANE Ae فع ا ي ر اڪن‎ EA ANN KE SS 
aa de عو فعا يرَجَاءِعنْعِمرَانَ‎ 


2 


PANAI E n PE EEEE | 


$= 
د م كوه ورب 
2 بن رر پر 

Z gg 


4799. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitsam Telah menceritakan kepada 
kami 'Auf dari Abu Raja! dari Imran dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Aku memperhatikan isi surga, lalu aku mendapatkan bahwa kebanyakan penghuninya 
adalah orang-orang miskin. Kemudian aku melihat ke dalam neraka, maka aku pun melihat 
kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis ini diperkuat oleh Ayyub dan Salm bin 
Zarir. 


Bab: Hak suami atas dirimu 


ر هيم واس و A AK, ALAA‏ م ع« لسع 4 KS, NGA‏ م 2س م ka‏ 2 
حَدَتْنامُحَمَّدْبَنْمَُاتِلٍأخْبرَحَاعَبَد لله e É EA‏ یی NÉ a‏ 


A 


AT 


قال 


4 


IE YA AA‏ َم قال A Ma SAE‏ قال قال د سول انر صل اله 


P 


A 


27 PAALA ba 7 وو‎ r F WI PE و‎ TA ع‎ g ر‎ 
mo يَارَسُولَ لقال كَاتفْعَلْ‎ BS TAN و فو‎ UAN َك صو‎ MEN AN LA La a 
as عَلَيَكَ‎ Aka 3 J3 is ARA OA SUS ARE Da 83 وَأفُطر‎ 


4800. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Al Auza'i ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Yahya bin Abu Katsir ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin 
Abdurrahman ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amru bin Ash ia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abdullah, bukankah telah 
diberitakan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan giyamullail semalan suntuk?" aku 
menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Janganlah kamu melakukan hal itu. 
Berpuasalah dan juga berbukalah. Tunaikanlah giyamullail namun sisihkan pula waktu untuk 
tidur. Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak 
atasmu dan bagi isterimu juga punya hak atas dirimu." 


Bab: Wanita menjadi pengelola dalam rumah suaminya 


D - 
Pak KAU PAL NG NGA 


ےچ p AN 2 TA zA‏ 3 ر 2b 22A’‏ وا 2 Ng‏ ا 3G‏ وور J P‏ 
MEA USS‏ تاعمد الله ا خب ر نامو می بن AAS‏ عن نافع عَنّ ابن عمَرَ رضي AI‏ 


A 


A 


A 010 g -3 1 2 el, 2 Ak LL dea Tua 03 

Je WA JAN gase 5656) مَسَئو‎ IS KA كلكتر‎ Jala sade الله‎ Je and 
ر 2 - و اام‎ rpg Nan مور 5 و‎ A 27 san - 
Bed Pin عو‎ AN بيت رۇ جها وو‎ Eka 3 gal sasa ع عل‎ NG 


4801. Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma, dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah 
pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. 
Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang 
wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah 
pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." 


Bab: Firman Allah "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang 
lain (wanita)...." 


0 GA ےر ص‎ 7 E Â و‎ ra A 4 rá و2‎ ra 
ALAM 3 او و ر‎ E 2 > الي حك ره‎ LN ANA ? 2A BANG NAN 


9 [4 IM 


TAA A 1 A 9 gk A وك هبر : ےو ر‎ D 06 t2 - PALA 
$ JAWI sn Ji Ga متم ةله فتر ل لتسو عشر‎ 3 AS aa 5 الله عليه‎ 


KAN EDA AN NG 


4802. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad Telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Humaid dari Anas radliallahu 'anhu, ia 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersumpah untuk tidak mendekati isteri- 
isterinya selama satu bulan. Kemudian beliau pun duduk di tempat minum miliknya, lalu 
beliau mendatangi mereka -para isterinya- pada hari yang dua puluh sembilan, maka 
dikatakanlah pada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah bersumpah untuk 
sebulan." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya bilangan bulan itu adalah dua puluh 
sembilan hari." 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam mendiamkan isteri-isterinya di luar rumah 
mereka, 


ر Ng 3 Kura‏ 5 ر و 4 و CA‏ ع و سلما 
ee Aas‏ عن ابن جر بچ و حَدَدْنِي a‏ عبد الوا SPN‏ 


A PA 
Rx es 04 e و دم‎ 
A 


KIE ANE EN ga IE AA KEB kie LE SAE 
P 2 


- - - 
ع 5 ع 


A 
23 2 ررر‎ 57 2% A ر و‎ A < 2,8 PANDA USIA 
EE EN ااا‎ 2, NE ING E NA ANA کے او‎ AG ANA 2 
AAL افلمامضى‎ gak ani حَلف لا يدخ عل‎ a jaga, L2 Sa أخبرتهآنا‎ 


Nabi JENG NGA A 
D A 

U i ne gaiid SG 
4803. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij -dalam riwayat lain- Dan 
Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata; Telah mengabarkan 
kepadaku Yahya bin Abdullah bin Shaifi bahwa Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits Telah 
mengabarkan kepada mereka, bahwa Ummu Salamah telah mengabarkan mereka, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak menemui sebagian 
keluarganya (isteri-isterinya). Maka dua puluh sembilan hari berlalu, di waktu pagi ternyata 
beliau menemui mereka, maka dikatakanlah pada beliau, "Wahai Nabiyullah, Anda telah 


bersumpah untuk tidak masuk menemui mereka selama satu bulan." Akhirnya beliau 
bersabda: "Sesungguhnya bilangan bulan itu adalah dua puluh sembilan hari." 


ح کا AEE‏ مر و A‏ تاا gkang‏ رقَالْكدًا كُرْكا عِنْدَأَي PE ewah‏ 
بي جن RIII 21 Paha‏ و بويعهور 21 A‏ 


.. 


GA? A a ودح"‎ Z a PEKAN ف‎ DAWAN داس كس‎ ANI NS GBLA 2 ر کیہ‎ 
ر‎ 


b 
72 


LA 
- 


Pan o ANG GAN am NA ASASI 


8 ر‎ GB کے‎ A A Pa 
Al an A AN aé PEA A P: 2 Fe Z LANG NI GN 2 اد‎ 
Aa e Sean JAM hade 


ECNIN: = EHSAN Je ga NGE Í 


i 1 
| 2 LAN sh 9 “12 x 
ین‎ 
2 3 AS E = و یر‎ 


4804. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Marwan bin Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Abu Ya'fur ia berkata; Kami 
bermudzakarah di sisi Abu Dluha maka ia pun berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abbas ia berkata: Pada suatu hari saat kami memasuki waktu pagi, ternyata isteri-isteri Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam menangis, dan di samping setiap orang dari mereka terdapat 
keluarganya. Lalu aku pun keluar menuju Masjid, ternyata masjid telah dipenuhi oleh 
kerumunan orang-orang. Kemudian datanglah Umar bin Al Khaththab, dan naik hendak 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang tengah berada di dalam kamarnya. la pun 
mengucapkan salam, namun tak seorang pun yang membalas salamnya, lalu ia 
mengucapkan salam kembali, namun tak juga ada yang menjawabnya. Akhirnya ia pun 
dipanggil dan menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam seraya bertanya, "Apakah Anda 
telah menceraikan isteri-isteri Anda?" beliau menjawab: "Tidak, tetapi aku telah bersumpah 
untuk tidak menemui mereka selama satu bulan." Setelah dua puluh sembilan hari berlalu, 
beliau pun menemui mereka. 


Bab: Sesuatu yang harus dihindari saat memukul isteri 
4 ر‎ Ng rg > 2 7 7. a 200 
Á عَنهِمَاِمِعَنَأَبِيهِعَنَعَبَدِ الَبْنِرَمَعَدّعَنَالتَبَيَصَل‎ ? AWAN ANA 9 حدثتامحمّد محمد بن يُوسف‎ 


HI AA KENA AN SANA NE La ya 


4805. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti 
ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya." 


Bab: Tidak mentaati suami dalam kemaksiatan 


Pen ea an LA هو‎ AN اهيب نْكافِع‎ NIS دتا لادی ور ۶ر کی‎ 
9 Tuk PAS De NGA E AA bi Penjara uda 
SNG PAN gal FIE aé KAWA HAH AA ANISA 


4806. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiyyah dari Aisyah bahwa seorang wanita 
Anshar menikahkan anak perempuannya, lalu rambut anak itu merontok. Maka wanita itu 
pun segera mendatangi Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan mengadukan hal itu, ia berkata, 
"Suaminya menyuruhku untuk menyambung rambutnya." Maka beliau bersabda: "Tidak. 


Sesungguhnya Allah telah melaknat Al Muwashilaat (para wanita yang menyambung 
rambutnya)." 


Bab: Firman Allah "Dan jika wanita takut akan terjadi nusyuz atau sikap tidak acuh 
dari suaminya..." 


A AS 


MA SA aaa IA PGN ARA SS 
مہا يد‎ SEN YEN eh SAI ھی‎ NGANAN MG ya 
AN ajo BU she له آم كني و لا طقني كَرَوٌ‎ AW AE 353 ENI 
.. Z 5 + . 
PLAN gada a لا جُتا ع‎ JA SAN AKAN 3) 


4807. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada 
kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, yakni terkait 
dengan firman-Nya: "WA INIMRA'ATUN KHAAFAT MIN BA'LIHAA NUSYUUZAN AW 
I'IRAADLAN.." "Aisyah berkata, "la adalah seorang wanita yang berada di bawah seorang 
suami. Namun sang suami tak mendapatkan hal banyak darinya, hingga ia pun ingin 
menceraikannya lalu menikahi wanita lain. Maka sang wanita pun berkata, 'Tahanlah aku, 
jangan kau ceraikan. Nikahilah wanita lain, kamu halal (untuk tidak memberi) nafkah atasku 
begitu pula pembagian jatah untukku.' Itulah maksud dari firman Allah Ta'ala: 'FALAA 
JUNAAHA 'ALAIHIMAA AN YASHSHAALAHAA BAINAHUMAA SHULHAA WASH SHULHU 
KHAIR." 


Bab: Azli 


اور 6 بار ەر دور A Dara al ea‏ م ود NGT NG‏ 2 مه 3 


ed‏ ع و دم 


0 يورم 0 26 4 ره‎ Í 
و دا رام . م‎ A g ? دو‎ > NAN 000 224 2AL ER د‎ 22 2122% - 


4 رە‎ ٦ ور‎ EAN کک ون و و و‎ PAT, 2ه‎ Aan Lah 
GS pêrêsan 3 3 ab لو‎ AON JANG SUS JBL 


JAS AN sela gl Je 
4808. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Ibnu Juraij dari Atha’ dari Jabir ia berkta; "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, kami pernah melakukan 'Azl (mencabut penis saat ejakulasi)." Telah menceritakan 
kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah berkata Amru 
Telah mengabarkan kepadaku Atha’ la mendengar Jabir radliallahu 'anhu berkata: Kami 
melakukan 'Azl, sedangkan Al Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Atha’ dari Jabir ia 


berkata: Kami melakukan 'Azl di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Al Qur'an juga 
turun." 


NUN 


04 
2 
و وو ع 


ر و 2 ANTI‏ ر کے .2 رر ور 2 A‏ 22 
Wa‏ عبد اله بن محمد بن PSA‏ 3 يَدَعَنَمَالِك بن س AN‏ 


ra 


LA NV 


عن اب محر 


arr F مومهم‎ ” TIA ر‎ A دصر در‎ P الى لمم‎ TAI (aa 
Jua a APA ASI SES Nan oleh IE 3 Ian LE 


P 4, 0 7 و‎ Pad 9 5 4 و ر و و 5 ا‎ 7 < 
Ka 3 Pa و‎ DNA “ng 2 PAEA 53 Z7 EEA 5 ا‎ 


4809. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma’ Telah 
menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Malik bin Anas dari Az Zuhri dari Ibnu Muhairiz 
dari Abu Sa'id Al Khudri ia berkata, Kami mendapatkan tawanan, lalu kami pun melakukan 
'Azl, maka kami menanyakannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Apakah kalian benar-benar melakukannya?" beliau mengatakannya sebanyak 
tiga kali. Beliau meelanjutkan: "Tidak ada sesuatupun yang telah ditetapkan terjadi hingga 
datangnya hari kiamat, kecuali ia pasti terjadi." 


Bab: Mengundi isterinya saat akan safar 


Na a ل تيك افيه الوا عدي اب كان كد ني ا‎ CU 
ب‎ p 
01 


Ata PA Aa La 2A Ea B, > ار و 22 > 1ك‎ Mena 
GS الْقَرَعَةَلِعَايِشَهُوَحَفْصَهُوَ‎ abang Ie كَانَإِذَاخَرَ‎ aa gag النْبيّ صل الله‎ 


34 
KO Inn 


A 
SNG حَفْصة آلا کر‎ ENG SEAL سار مع‎ JANG a ak AN JAN 
pa wi 2 pd ر ب‎ 


30 
- 
1 


l 3 ga A 7 - jan pn AN 7 — 
A A A AAU bi “2 0 
SES AAN بت فجَاءَ لني صلى‎ BUS کب بيرك َئظر ينو ائظر‎ Is 


وام 


DA ea JIRE 212243 7‏ ر ر م ا وو GEA‏ ر 2 o‏ 
2 


206 3 ا “ىاه Ig Pan‏ عة ا AN SAE SAN IEE‏ 6 
بين 3 تقول ي رب سط عل عقر ب 9 AI‏ عي ور س ahi‏ ]6[ قول 4 


4810. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Abdul 
Wahid bin Aiman ia berkata, Telah menceritakan kepadaku Ibnu Abu Mulaikah dari Al Qasim 
dari Aisyah bahwasanya, Apabila Nabi shallallahu "alaihi wasallam hendak keluar 
mengadakan perjalanan, beliau mengadakan undian antara isteri-isterinya, lalu undian itu 
pun jatuh pada Aisyah dan Hafshah. Dan pada malam hari, biasanya Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berjalan bersama Aisyah dan berbincang-bincang dengannya. Maka Hafshah 
berkata, "Maukah malam kamu menaiki kendaraanku dan aku menaiki kendaraanmu 
kemudian kamu melihat dan pun juga dapat melihat?" Aisyah menjawab, "Ya." Akhirnya ia 
pun menaikinya. Kemudian datanglah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada kendaraan 
Aisyah, sementara yang berada di atasnya adalah Hafshah. Beliau pun mengucapkan salam 
kepadanya, lalu beliau berjalan hingga mereka singgah disuatu tempat, dan ternyata ia 
kelihangan Aisyah. Saat singgah, Aisyah meletakkan kedua kakinya di antara semak-semak 
tumbuhan, lalu ia pun berkata, "Wahai Rabbi, binasakanlah kalajengking dan ular yang 
menyengatku." Maka aku tidak bisa berkata apa-apa pada beliau. 


Bab: Wanita memberikan jatah hari gilirnya untuk madunya 
On ورج 2 وس‎ eu 2 5 و‎ Ly BA Par و‎ 5A ri 
Lah giaa A بيه ڪن‎ aa S Ja EN مالك‎ SAS 


- 2 b, 2, 4 Loa SI رس‎ > £ 
Sep WA a gadel po ENE يَوَمَهَالِعَابِشَدَوَ‎ 
a - PRANATA a reda KU 


4811. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Zuhair dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah bahwasanya, "Saudah binti Zam'ah, 
menghibahkan giliran harinya kepada Aisyah. Karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
membagi harinya untuk Aisyah dan giliran Saudah juga untuknya." 


Bab: Berlaku adil sesama isteri 
AS ع‎ Ag, وور ي‎ 4 KA < 0 A 3 2 76 RZ 26 
JJ NAS بي قِلابَةَعَنَ أضس رَضِيَ اله عه ولو‎ NGE NG ES د د حدثتا دشر‎ aab a 


SNG Sei ANG ISL NG, ad eka sak EN LA 


4812. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr 
Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Oilabah dari Anas radliallahu 'anhu, -jika 
aku mau, akan kukatakan: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Akan tetapi- ia 
berkata: Termasuk perkara sunnah adalah bila seseorang menikahi gadis hendaklah ia 
bermukim ditempatnya selama tujuh hari, dan bila ia menikahi seorang janda, maka 
hendaklah ia bermukim ditempatnya selama tiga hari." 


Bab: Jika menikah dengan janda 


LA 
s 


As KL, Pa Tas F, It LA ورا 23 وا عر ر و و2 رار ع ر مو‎ AA ANGEL 
قِلابَةَعَنَ أذ قال‎ NANG Sa ga Gas يو سف بر اشد‎ SAS 


kK AL 58 sg AN 7 2 GANGGA 2‏ م IR ANAS‏ ر GANG‏ ار ر کے 
ME SANI AE JE SA ME SEE‏ 


A TiN Ty Gy AAA NA 1414 4 AEN a AENG ea EN 2 ANG 
aan Sa إن أنسارّفة إلى الى صل‎ G JA قال بو‎ SA أقامعِنْدها ثلا تا‎ 


0 HS 4 T . 7 7 PGA < NS TAP م مع‎ 23 lot و رت‎ AK 
عه إلى النَّب صل الله‎ Ela ia SAS بَوَخَالِدٍ‎ YA AEA و قال عبد ال راق ا خب‎ 
asa 

4813. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Rasyid Telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Sufyan Telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Khalid dari Abu 
Qilabah dari Anas ia berkata; Termasuk perbuatan sunnah apabilah seseorang menikahi 
seorang gadis adalah bermukim di tempatnya selama tujuh hari, baru kemudian ia membagi 
hari-harinya. Dan bila ia menikahi seorang janda atas gadis, maka ia boleh tinggal di tempat 
wanita itu selama tiga hari, baru kemudian ia membagi-bagi harinya." Abu Qilabah berkata; 


Jika aku mau, niscaya aku akan mengatakan bahwa Anas telah memarfu'kannya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Abdurrazzaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami Sufyan 


dari Ayyub dan Khalid ia berkata: Khalid berkata: Jika aku mau, aku akan mengatakan: la 
memarfu'kannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Menggilir beberapa isteri dengan satu kali mandi 


7 
AEG 


NGO GAN AL ANNA GA يدب ڙر بع‎ KA 2 عذال‎ 


A 


paiia EN ada NAN aas A E ka a 5 الع‎ AS 


4814. Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad Telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah bahwa Anas bin 
Malik Telah menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
menggilir semua isterinya dalam satu malam, padahal pada hari itu, beliau mempunyai 
sembilan isteri. 


Bab: Laki-laki mengunjungi isteri-isterinya dalam satu hari 


JANG کان رَس‎ LEAN مُسهر عَنَهِمَاِمِعَنَأبيهِعَنَعَايِضَدَرَضِيَ‎ 1 BEE Bas 


ti. | 


PN ki GE SEE iya PAMA IE IS pak iya HA NG) kan yA 
Gi ASN 


4815. Telah menceritakan kepada kami Farwah Telah menceritakan kepada kami Ali bin 
Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha: "Biasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam jika beranjak dari shalat Ashar, maka beliau menemui para isteri- 
isterinya. Lalu beliau mendekat pada salah seorang dari mereka. Beliau masuk ke rumah 
Hafshah lalu beliau berdiam di situ lebih lama." 


Bab: Seorang suami minta izin kepada semua isterinya agar ia dirawat di rumah 
salah seorang dari isterinya saat sakit 


Pa, 


GEN AN GAN KRI ي‎ Gas 


الله 


ra 
PA - PA 
ع‎ Pd 


Ig SALE NE La a anisa و ّم‎ n 


AS Lu ل‎ > A D, RZ - PAES 9 2 
HER KALA ANAA Sang مايش اهرواج اسک‎ 


Par nd 


sas bad 3 Pa‏ َقَبصه الهو )58 Aa‏ يوَسَخْرِيوَخَالَط 


32 


1 
يعدر يفي 
4 - 


4816. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata; Telah menceritakan kepadaku 
Sulaiman bin Bilal Telah berkata Hisyam bin Urwah Telah mengabarkan kepadaku bapakku 
dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya di saat 
beliau sakit yang menyebabkan kematiannya, "Di mana aku esok hari, dimana aku esok 
hari?" Rupanya beliau menginginkan hari esoknya adalah untuk Aisyah, maka para isteri- 


NG 


isterinya pun mengizinkan untuk memilih siapa saja yang dikehendakinya, maka ia memilih 
di rumah Aisyah hingga meninggal di tempat di sisinya. Aisyah berkata, "Beliau meninggal 
tepat di hari yang beliau inginkan untuk berada di rumahku. Allah mewafatkannya 
sementara kepala beliau berada antara dada dan paru-paruku dan air liurnya bercampur 
dengan air liurku." 


Bab: Kecintaan seorang laki-laki lebih untuk salah satu dari para isterinya 


JEANS عْبَيدِ بن‎ E IEEE AN Ep AE Uas 


AA Pena 


Lai Seda ANENG NG akin SE رضي‎ 
Pn at ل ولا ا چ فک‎ ma An EA SUSU a SAN 


4817. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman dari Yahya dari Ubaid bin Hunais ia mendengar Ibnu Abbas dari Umar 
radliallahu 'anhum, bahwa ia menemui Hafshah dan berkata, "Wahai anakku, janganlah 
kamu sampai terperdaya. Wanita inilah yang memang membuatnya cinta Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam ta'ajub lantaran kecantikan wajahnya." Maksudnya adalah 
Aisyah. Lalu aku pun menceritakannya pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan 
beliau pun tersenyum. 


Bab: Memamerkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada 


EN صل‎ Age an an: Pan bara GANG 


A 70 Z A‏ ا 


D ASA, ana SAS SAN D 
A سا 4 و ثب‎ 
SPAN سول‎ aaa es 
ANA M pen و‎ 
4818. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Hisyam dari Fathimah dari Asma’ dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. - dalam riwayat lain- Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna 
Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam dari Fathimah dari Asma’ bahwa 
seroang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki madu (isteri lain 
dari suaminya), karena itu apakah aku akan mendapat dosa, bila aku menampak-nampakkan 
kepuasan dari suamiku dengan suatu hal yang tak diberikannya kepadaku?" Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang yang menampakkan kepuasan dengan 


sesuatu yang tidak diberikan kepadanya adalah seperti halnya seorang yang memakai 
pakaian kepalsuan." 


Bab: Cemburu 


ESA‏ عله 


KIE صل‎ AN a ANA NA sakiti yah SA ANA 


2 


Atap her ENG SAN PASI ala MEA وَسَلَّمْكَالَمَامِنَ‎ f 


4819. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada yang lebih cemburu melebihi Allah. 
Karena itulah, Dia mengharamkan kekejian. Dan tidak ada pula yang lebih senang terhadap 
pujian melebihi diri-Nya." 


NE AE EEIE همام‎ ESAE ANANE KAA NYA 
24 x A p 


Bae ي‎ PA Kn AIA A KAIN si 


| ET VAN A 


4820. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam dari 
bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai ummat Muhammad, tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah saat Dia 
melihat hambanya atau hamba perempuannya berzina. Wahai U'mmat Muhamamd, 
sekiranya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian 
akan banyak menangis." 


ARIS NiS کک‎ 


7 api 


اناو ا 4 


ناء اا يٽ رسو LE IAI‏ سَلَّم يَقُو Ae KE GENG‏ 


4821. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Yahya dari Abu Salamah bahwa Urwah bin Az Zubair Telah menceritakan 
kepadanya dari Ibunya yakni Asma’, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak ada yang lebih pencemburu daripada Allah." 


D gga Na 3 اا‎ MA 
ta get ser Dansa 


14822. Dan dari Yahya bahwa Abu Salamah Telah meceritakan kepadanya bahwa Abu 
Hurairah Telah menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda. -Dalam riwayat lain- Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah 
menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah bahwa ia mendengar Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: 


"Sesungguhnya Allah itu cemburu. Dan kecemburuan Allah datang, bilamana seorang 
mukmin melakukan hal yang diharamkan Allah." 


Pr AN ه شام قال‎ ESA PAS gama NS 
y A P 2و2‎ P ور دو‎ / 


$ 2 4 Di 2 8 8 2$ 
AUNE aiii S GE بهو‎ 
1 ر‎ 04 wi A & 0 Pa KA A WENG رور 2 ر‎ ih, 
الَتى أقطعَه ر سول اله صل اله‎ AS Msas EN الأنّصَارِوَكنَدْسَوَةَصِدَقَ و كنت أتَققل‎ AI 
KANG A nah. CORR A AAA ea Oa A ES و کل ر‎ {< 
ANG Ei التو ى ڪل ر اسي‎ GUA Ea PAS SPG 


gi جني‎ Par Z 
A ff م‎ an AI TAT YAA أ‎ AN GA, sl 2 


وس ye‏ مه« 


رر ga PA bN TRANG ARA Sea PA‏ ر 21-44 ر م 
laa‏ جال و ذ کرت الر بير و غير GAS‏ كَانَأغْ رَ الَّاسِفَعَرَفَ رَسُو ل اله صل الله SI Da‏ 


A 


Z 
EP A kor eh ر 21244 ر‎ GA A ر‎ ef 4 IAL? A Ai? 4 ويم درو م .> م‎ 
وه‎ 


وك ON NGANG‏ وات ”و NAGA‏ كلق وان م AAE AAM‏ 


KE AVEA CON 2 َد ذلك سا‎ 7 - KAN 006 0 هذ كو بك مَعَدُكَالَتٌ‎ AL 
KA pa 2 KS SS بو‎ NS بك معه حَتَى‎ pak 


و 


y - 
K2 


۰ | 
SS 
= 


4823. Telah menceritakan kepada kami Mahmud Telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah Telah menceritakan kepada kami Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku 
bapakku dari Asma` binti Abu Bakar radliallahu 'anhuma ia berkata; Az Zubair bin Awwam 
menikahiku. Saat itu, ia tidak memiliki harta dan tidak juga memiliki budak serta tidak 
memiliki apa-apa kecuali alat penyiram lahan dan seekor kuda. Maka akulah yang memberi 
makan dan minum kudanya, menjahit timbanya serta membuatkan adonan roti. Padahal aku 
bukanlah seorang yang pandai membuat roti. Karena itu, para tetanggaku dari kaum Anshar- 
lah yang membuatkan roti. Aku memindahkan biji kurma dari kebun Az Zubair yang telah 
ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di atas kepalaku. Tanah itu dariku atas 
duapertiga Farsakh. Suatu hari aku datang sementara biji kurma ada di atas kepalaku. Lalu 
aku berjumpa dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sedang bersama beberapa 
orang dari kaum Anshar. Beliau kemudian memanggilku dan bersabda: "Hei, hei, rupanya 
beliau berhasrat untuk menaikkanku diatas kendaraan di belakangnya. Namun, aku malu 
untuk berjalan bersama para lelaki dan aku ingat akan kecemburuan Az Zubair, ia adalah 
orang yang paling pencemburu. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun tahu bahwa 
aku malu, hingga beliau pun berlalu. Setelah itu, aku pun menemui Az Zubair dan berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku sementara di atas kepalaku ada biji 
kurma. Sedangkan beliau sedang bersama beberapa orang dari kalangan Anshar, lalu beliau 
mempersilahkan agar aku naik kendaraan, namun aku malu dan juga tahu akan 
kecemburuanmu." Maka Az Zubair pun berkata, "Demi Allah, kamu membawa biji kurma itu 
adalah lebih besar bagiku daripada engkau naik kendaraan bersama beliau." Akhirnya Abu 


Bakar pun mengutuskan seorang khadim yang dapat mencukupi pekerjaanku untuk 
mengurusi kuda. Dan seolah-olah ia telah membebaskanku. 


alas jange ah GI be NIN قال‎ Si PE AE AE, BUM aj aura 
Galas 4 صر مٿ التي الب صل ال‎ HA siam AEEA ESE 
0 KELAS NA 
ad ea Jasa ba on Je Anas سقطث الصّخقة‎ a 


و حو A‏ 


Abe Kea 15 Ser aa ANAA يو‎ SELANG مالي‎ La 


r 
LAr 


Alegi K Seri 5> 


4824. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu Ulayyah 
dari Humaid dari Anas ia berkata; Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di 
tempat isterinya. Lalu salah seorang Ummahatul Mukminin mengirimkan hidangan berisi 
makanan. Maka isteri Nabi yang beliau saat itu sedang berada dirumahnya memukul piring 
yang berisi makanan, maka beliau pun segera mengumpulkan makanan yang tercecer ke 
dalam piring, lalu beliau bersabda: "Ibu kalian rupanya sedang terbakar cemburu." Kemudian 
beliau menahan sang Khadim (pembantu) hingga didatangkan piring yang berasal dari rumah 
isteri yang beliau pergunakan untuk bermukim. Lalu beliau menyerahkan piring yang bagus 
kepada isteri yang piringnya pecah, dan membiarkan piring yang pecah di rumah isteri yang 
telah memecahkannya. 


FA S CEEA Sea gé PA A ا يکر‎ 5 TN دنا‎ 


ra La 2 2 PE 


rabits -o ge Aa aga des san 


KACA TANG a SA saban a عم‎ 
4825. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Al Muqaddami Telah 
menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Ubaidullah dari Muhammad bin Al Munkadir dari 
Jabir bin Abdullah radliallahu "anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Aku memasuki surga, -atau- aku mendatangi surga, lalu aku melihat sebuah 
istana, maka aku pun bertanya, "Untuk siapa ini? ' mereka menjawab, 'Untuk Umar bin Al 
Khaththab.' Lalu aku ingin memasukinya, dan tidak ada yang menghalangiku kecuali 
pengetahuanku terhadap kecemburuanmu yang besar." Umar bin Al Khaththab berkata, 
"Wahai Rasulullah, demi bapak, Anda dan ibuku, wahai Nabiyullah apakah kepada Anda aku 
merasa cemburu?" 


TES Pal AN 1G “Ab AENG PE عن‎ INA UG FU NATA NG 


a sale Ja خوش كالمو‎ Ass AE GERY AAA 
SERI Sean Be | PA A 26 


Z 


UE NG ANE A SU MEN KUA‏ يَارَسُولَ اله أَعَادُ 


4826. Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
dari Yunus dari Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibnul Musayyab dari Abu 
Hurairah ia berkata: Ketika aku duduk-duduk di sisi Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, diperlihatkanlah 
surga padaku, dan aku pun melihat seorang wanita yang sedang berwudlu di samping istana. 
Lalu aku pun bertanya, 'Siapakah ini? ' mereka menjawab, 'Mereka menjawab, ini adalah 
untuk si Umar." Kemudian aku teringat akan kecemburuanmu, lalu wanita itu pun berpaling 
pergi." Maka Umar pun menangis di majelis itu dan bertanya, "Apakah kepadamu aku 
cemburu wahai Rasulullah?" 


Bab: Cemburu dan kemarahan wanita 
JIE Baa KER 
AG aab NE) ganas ANN da sale سو ل اله صل‎ 


ma لينلا وَرَبَ مُحَمَّدِوَإدًا كُنْتِعَقَ‎ ie si ANAN 


AAN PEMULA ge A SAE Pa Ra AÉ 
4827. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam perna bersabda kepadaku: "Sesungguhnya aku benar-benar tahu 
saat kamu ridla padaku dan saat kamu tidak ridla denganku." Aisyah berkata; Aku bertanya, 
"Dari mana Anda mengetahui hal itu?" maka beliau pun menjawab: "Jika kamu ridla 
terhadapku maka engkau berkata, 'Demi Rabb Muhammad.' Namun bila kamu sedang 
marah denganku, maka kamu berkata, 'Tidak. Demi Rabb Ibrahim.'"" Aku pun berkata, "Demi 
Allah wahai Rasulullah, aku tidak meninggalkan namamu." 


ka Da NGA EA in Er A JAN بنا ير جاو‎ ANENG 


ATAN SISA سكف وو كر ول‎ jab Pagal الوص الله عليه‎ Pena ie 
KN Kesan ES Aa AN LA ASI Sala 


4828. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abu Raja’ Telah menceritakan kepada kami 
An Nadir dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa ia 
pernah berkata, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap isteri-isteri Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, melebihi rasa cemburuku kepada Khadijah, yang demikian 
karena begitu seringnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebut-nyebut dan 
memuji kebaikannya. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk memberi kabar gembira kepadanya dengan rumah yang 
dipersembahkan untuknya di dalam surga yang terbuat dari marmer." 


Bab: Seorang ayah membela anak karena rasa cemburu 
Bai ana a. KRA 
عن‎ MEME fol gta SMAN en بَنِي‎ PN عل‎ sea 5 PAR aké 


r 


PNS PE EN na II SISTA SSI E 


JET gas BILA SI h A E 


4829. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah ia berkata; AKu mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda sedangkan beliau berada di atas mimbar: 
"Sesungguhnya bani Hisyam bin Al Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan 
anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Thalib, namun aku tidak mengizinkan kepada 
mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita 
mereka. Sesungguhnya anakku (Fathimah) adalah bagian dariku, aku merasa senang dengan 
apa saja yang menyenangkannya dan aku merasa tersakiti atas semua yang menyakitinya." 


Bab: Jumlah laki-laki sedikit dan perempuan banyak 


Z 1G 


SINGA وَضِيَ‎ EL HGB Jaka Sis 
TE ي سيٿ رسو‎ é i aya a <2 ال‎ eá da pa KA Goa 
شرب‎ K6 کر‎ SIA كز لل وَيكثر‎ is Ha 
احِدُ‎ MIA aan التَصَامْحَتّى يكو‎ Ks as AA 


4830. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar Al Haudli Telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu, ia berkata; Aku benar-benar akan 
menceritakan suatu hadits yang telah aku dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
yang selain diriku tidak akan menceritakannya kepada kalian. Aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara tanda hari kiamat datang adalah ilmu 
diangkat, banyaknya kebodohan, merajalelanya perzinahan, banyaknya orang yang 
meminum khamer dan sedikitnya kaum laki-laki serta banyaknya kaum wanita hingga jika 
ada lima puluh orang wanita namun hanya ada satu orang laki-laki dari mereka." 


Bab: Janganlah seorang lelaki menyepi dengan seorang wanita kecuali dengan 
mahramnya 


en any 20 MAL VA‏ ا َزِيدَبْ نأي SA; SAE KA NE‏ رسال 


و 


LAN 


A 


BAM PN AU UII LA SEL Nha sa safa 
ذال اليه لمكت‎ SA 


4831. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Ugbah bin Amir bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum 
wanita." Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat 
Anda mengenai ipar?" beliau menjawab: "Ipar adalah maut." 


Ek 


2 م‎ x 


KAMA IA ABG AB ESA AA AI, As‏ صل اله 
aha‏ شل JEG ASI‏ ياه PAS‏ قار ENAM LAB‏ 
IS AN KA kb a gn‏ 


er 


4832. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah menceritakan kepada kami Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki 
berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani muhrimnya." Lalu seorang laki-laki 
bangkit seraya berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku berangkat hendak menunaikan haji 
sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini." beliau bersabda: "Kalau 
begitu, kembali dan tunaikanlah haji bersama isterimu." 


Bab: Apa yang dibolehan bagi laki-laki untuk menyendiri dengan wanita di hadapan 
manusia 


BEI JAN DARAJAT همام قال‎ PEKAN AS PE SAS YEN JASA SS 


4 


Z A Ga. 3 P 
sÉ Y ŚŚ AN SIK Li ja AA AN AAN Aa ACAK IE 
4) 


4833. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hisyam ia berkata; Aku 
mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Seorang wanita datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau pun menyendiri dan bersabda: "Demi Allah, kalian 
adalah manusia yang paling aku cintai." 


Bab: Lelaki yang berlaku menyerupai wanita tidak boleh masuk menemui wanita 


A A PA Z 
v1? LEK ut ME DA NG ار و‎ A 2 A مو اس اد‎ KANGA A - 
aaa شيب حَدثتاعَبدةعَ نه شام بَنِ عرَّوَةَعَنَ أبيهعَنَ‎ AA AKEH ANAA 


A Pa - 
Ar و‎ sena 


Wat 27 ANG NA ANA ZAH, 09 8‏ كسس 1م دهم 
ATAN Naa‏ وسل گان عنَدَهَاوَ Kela YE Hal JG Ha cap‏ 
A 2 Le 2 < » 5‏ سي اع 2 1 A 2 Gar‏ < 2 - 
PALI antis Jaigil‏ بت يلاو pa PP NU‏ بِكَمَانٍ 
KISAH AG‏ 8 2 
KANSAE EERE AAN‏ 


4834. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada 
kami Abdah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Zainab binti Ummu Salamah dari 
Ummu Salamah bahwasanya; Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di 
rumahnya. Sementara di dalam rumah ada Mukhannats (seorang laki-laki yang bertingkah 
laku seperti perempuan, waria). Sang Mukhannats berkata kepada saudara laki-laki Ummu 
Salamah yakni Abdullah bin Abu Umayyah, "Jika Allah memberi kekuatan pada kalian untuk 
menaklukkan Tha`if esok hari, maka aku akan menunjukkan padamu anak wanita Ghailan, 
sesungguhnya ia akan menerima dengan empat dan akan berpaling dengan delapan." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Janganlah sekali-kali orang ini menemui 
kepada kalian." 


Bab: Wanita melihat orang habasyah 


3 


Ka و‎ Bh KA 24 ANE AAN - > اا‎ LANA 222 200 
عَنّالزّهرِيَّعَنَعرَّوَةعَنَعَايِشَة‎ EA AN daa ios soba) SAS 


[4 JA 


0 3 و ا اق AP I‏ 
رَضِيَ ال اقات رايت الم صل اليه و سام جس ةر ي بر او و SELASA KN) SSI‏ 
NER‏ د SU Lá is‏ اقَدَرَ Na aa ada AS‏ ي Sa‏ 


4835. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Isa dari Al Auza'i 
dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; "Aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menutupiku dengan pakaiannya, sementara aku melihat ke arah 
orang-orang Habasyah yang sedang bermain di dalam Masjid sampai aku sendirilah yang 
merasa puas. Karenanya, sebisa mungkin kalian bisa seperti gadis belia yang suka bercanda." 


Bab: Wanita keluar untuk suatu hajat 


a 2 2 27‏ < - 0 عي “بين عي 1 NG‏ 2 ر 2 و 
a A SAAT gii 3 Si‏ عن هھ شام ع نَأبِيوِعَنَعَايِشةقالت خر pa‏ دة 


r 


sS 2 SENI, AAN aaa 


- 
Ed 2 A 


TAPPER EN AS is 


4836. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al Maghra' Telah menceritakan 
kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah ia berkata: Pada suatu 


malam, Saudah binti Zam'ah keluar, lalu Umar pun melihatnya dan mengenalnya, maka ia 
pun berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu wahai Saudah tidak akan samar bagi kami." 
Maka ia pun kembali kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menuturkan hal itu pada 
beliau, dan saat itu beliau berada di rumahku dan sedang makan malam, sementara di 
tangan beliau terdapat keringat, maka Allah menurunkan wahyu kepadanya, lalu keringat itu 
hilang. Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengizin kalian untuk membuang hajat." 


Bab: Wanita minta izin suaminya untuk keluar menuju masjid 


ala EN صَلَ‎ AN ao JL? يدال حدكتاسفيان حدتاالرهُريعَن‎ Aneh ن‎ aa tra 
الْمَسَجدِفَلا يمتها‎ JI SS AN ES SN 


4837. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Salim dari bapaknya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari isteri kalian meminta 
izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya." 


Bab: Apa yang dihalalkan untuk mengunjungi dan memandang perempuan karena 
sebab persusuan 


داعت داه شقا م مص ja‏ 


JUN, SS Sales SELERA Nia عَمَي‎ AA PELAT 


Waa 22 SI JG NG 2x3 NUSA ga KIA Ta فَجَاءَرَ سُو ل الله‎ 


P 


Sai SESUAI Adan ANE ia 3 ار ىالا‎ 
GS NI SA Sea nan 
SN sya 1 Wa > 


4838. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa ia berkata; 
Suatu ketika pamanku sesusuan datang dan meminta izin kepadaku, namun aku tidak 
memperkenankan untuk memberinya izin hingga aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Kemudian datanglah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku pun 
bertanya mengenai hal itu, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya ia adalah pamanmu, 
karena itu izinkanlah ia." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesunggunguhnya yang 
menyusuiku hanyalah seorang wanita dan bukan laki-laki." Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya ia adalah pamanmu, silahkan ia masuk." Aisyah berkata, 
"Peristiwa itu terjadi setelah turunnya perintah hijab." Aisyah berkata, "Penyusuan itu 
mengharamkan apa yang diharamkan karena hubungan darah (kekerabatan)." 


Bab: Wanita tidak boleh memandang wanita lain untuk diceritakan kepada 
suaminya 


eta 6 N E E SE AU‏ َا ي ايل ڪن ڪه LAJU‏ و رضي اله 


aii PER tep Parag: عله‎ 2 án Jo LANG ING - 


14839. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu, ia 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang isteri menceritakan 
sifat-sifat wanita lain pada suaminya sehingga ia seolah-olah melihatnya." 


KH 


GA a EA IS SAE AE NGGE NE a DARAH‏ فال 


La As وَجِهَا‎ Me AA Tiba MEN MAA صل‎ ANE 


4840. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats Telah menceritakan 
kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, Telah 
menceritakan kepadaku Syagig ia berkata: Aku mendengar Abdullah berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang isteri menceritakan ciri-ciri wanita 
lain pada suaminya sehingga ia seolah-olah melihatnya." 


Bab: Perkataan seorang laki-laki "Sungguh aku akan menggilir semua isteriku 
malam ini" 


5 


JG 3G Ana Pa a ANARE PAKEA PERDA 
Asa BENER AKA PANG SAN Sa 
LANG NANG NG Ibr a jana apana 


4 


Ba ta 253 LH SAS IE Hla gala ا‎ 39 


4841. Telah menceritakan kepadaku Mahmud Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzag 
Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari bapaknya dari Abu Hurairah 
ia berkata: Sulaiman bin Dawud 'Alaihimas Salam berkata, "Pada malam ini, aku benar-benar 
akan menggilir seratus orang isteri, sehingga setiap wanita akan melahirkan seroang anak 
yang berjihad di jalan Allah." Lalu Malaikat pun berkata padanya, "Katakanlah Insya Allah." 
Namun ternyata ia tidak mengatakannya dan lupa. Kemudian ia pun menggilir pada malam 
itu, namun tak seorang pun dari mereka yang melahirkan, kecuali seorang wanita yang 
berbentuk setengah manusia. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya ia 
mengatakan Insya Allah niscaya ia tidak akan membatalkan sumpahnya, dan juga hajatnya 
akan terkabulkan." 


Bab: Tidak boleh mengetuk rumah isterinya saat malam (dari safar) 


NG MEN AIL 0.5 21.9 2 22 LAS La ZA كيم‎ aan rk BANGET م‎ 
SS قال‎ NE ب بن دنار قال سيعت جَابِرَ‎ abas asa asas a 


- 


2 34 و رر‎ Ne 3 الا تو ردم‎ 7 
جل أَهَلَهُْطرُوقًا‎ Aa a AAN صل‎ Co 
4842. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
Telah menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar ia berkata; Aku mendengar Jabir bin 


Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tak suka bila 
seseorang mendatangi keluarganya secara tiba-tiba di malam hari. 


Z AG 5‏ ممه A gA‏ 0 
II2‏ د A‏ $ 2 2-5 مهم سَ ع 2 AA 23 ANGAT‏ و Z4‏ 2 2 کک ر م ممه 
SAS‏ محمد Jane‏ أخبر عبد الت ا خو تاعا ص بن سليمَانَ عن KE PE GEN‏ 
ت 


اله يو ل قال ر سول الو صل ال كيه و SEN GANTENG Aa‏ طرق TEA‏ 

4843. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada 

kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Ashim bin Sulaiman dari Asy Sya'bi bahwa ia 

mendengar Jabir bihn Abdullah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

"Jika salah seorang dari kalian pergi agak lama, maka janganlah ia mendatangi keluarganya 
secara mendadak di malam hari." 


Bab: Meminta anak 


5 Cat, 3 7 A Z A A GG 24 
24 2 21229 2 رر و‎ SL AS “32 22115 > lrL aR 2 LAN LAKEN 
A - 


A A ud 


A 
A a SG و‎ s7 aN ؤكدة.‎ lS a L ETE ANGGENG Ai g 
سول الله‎ PL كب من حلفي لتقت فإذا‎ NG pala وۆفلماققلتاتعجلت بَعير قطو‎ 3 


Z 
2 


2 x 2 ےا يذ دس سب ع‎ A 2 A wi بو‎ 2A م‎ A TAT 0 4 
r he |e Sun l2 سس‎ 4 h . .. 7 A PA A |. 22| na. عر ص‎ MA p 


a9 


TI PES FN MAN JET Wan EA هلا جار يلاهاو لا‎ JEKS 
1 4 1 


ZA 4 A, 


saang NGANAN الْمُغِيبَهُكَالَوَحَدَكْنِى‎ ii b as aia آي‎ 
P s P A [4 A A P. A ب‎ A fo ھچ‎ 
الول‎ AAN احكيس‎ a 

pe‏ .. ...0 بر بعري 


4844. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Husyaim dari Sayyar dari Asy Sya'bi 
dari Jabir ia berkata; Aku pernah berada bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
dalam suatu peperangan. Ketika perjalanan pulang aku terburu-buru melajukan Untaku, lalu 
seorang pengendara dari arah belakang menghampiriku. Maka aku memalingkan muka, 
ternyata ia adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau bertanya: "Apa yang 
menyebabkanmu untuk tergesa-gesa?" Aku menjawab, "Karena sebentar lagi aku akan 
melaksanakan walimatul 'ursy." Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menikahi seroang gadis 
ataukah janda?" Aku menjawab, "Janda." Beliau bersabda: "Kenapa tidak dengan gadis 
sehingga kamu dapat bercanda dengannya dan ia pun dapat bercanda denganmu." Ketika 
sudah mendekat dan akan sampai, kami pun pergi untuk segera masuk, maka beliau 
bersabda: "Pelan-pelanlah hingga kalian masuk tepat pada malam (yaitu setelah shalat Isya) 
sehingga yang kusut rambutnya dapat bersisir dan mereka pun bisa mempersiapkan diri." Ia 


berkata: Dan Telah menceritakan kepada kami seorang yang Tsiggah ia berkata: Di dalam 
hadits ini terdapat ungkapan: "Kalau bisa segeralah punya anak, kalau bisa segeralah punya 
anak wahai Jabir." Maksudnya adalah anak. 


MEN ALE ANE ee SG JAN AA EES Samad JA SA AE 


NON NA PAC GURAH BIN Ja NE رضي‎ 


A 


KI da sa ا‎ ZA ANA Ape FAAEA AN اليو اة‎ 
AN gel yah NIAGA pié h EA KL 


4845. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Walid Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sayyar dari Asy 
Sya'bi dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kalian tiba dari bepergian pada malam hari, maka janganlah kalian temui 
keluargamu, hingga orang yang ditinggal dapat berdandan dan yang kusut rambutnya bisa 
bersisir." Syu'bah berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hendaklah 
kamu mempercepat punya anak, hendaklah kamu mempercepat punya anak." Hadis ini 
diperkuat oleh Ubaidullah dari Wahb dari Jabir, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yakni 
terkait dengan ucapan 'Hendaklah kamu mempercepat punya anak, Hendaklah kamu 
mempercepat punya anak,. 


Bab: Wanita yang suaminya tidak ada mencukur bulu kemaluan dan menyisir 
rambut 


2A 


EÉ Aoi ڪن جاب ر‎ NÉ AEST a A 
óJ ilsi 6 AN Wes 
AN مَعَهُفَسَارَبَعِيرِي خسن ماكر‎ ENG FAN راكب من حلفي‎ pita 

Woro ME ba IAI genah KAA PAN NAN AWJ AH | 


HAN HO EL EIK KN GAMANA HK SAE 
Sak GRAN S ا حَنَّىَكَدَخُلُوَالَيَلَاأَيعِشَا #لحكي‎ AA JG JANGGA Kang 
Kasal 


4846. Telah menceritakan kepadaku Ya'qub bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Sayyar dari Asy Sya'bi dari Jabir bin Abdullah ia 
berkata: Suatu ketika, kami berada bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dalam 
suatu peperangan. Saat perjalanan kembali dan telah mendekati kota Madinah, maka aku 
pun memacu laju Untaku. Lalu seseorang menyusulku dari belakang dan menahan laju 
Untaku dengan tongkat miliknya hingga Untaku menjadi sangat lamban sebagaimana Unta 
yang paling yang pernah Anda lihat. Aku menoleh, ternyata orang itu adalah Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam. Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya 
hajat Walimatul Ursy." Beliau bertanya: "Apakah kamu telah menikahi seorang wanita?" Aku 
menjawab: "Ya." Beliau bertanya lagi: "Dengan gadis ataukah janda?" Aku menjawab, 
"Janda." Beliau bersabda: "Kenapa tidak dengan gadis sehingga kamu dapat bermain-main 
dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu?." Ketika sudah mendekat dan akan 
sampai, kami pun pergi untuk segera masuk, maka beliau bersabda: "Pelan-pelanlah hingga 
kalian masuk tepat pada malam (yaitu setelah shalat Isya) sehingga yang kusut rambutnya 
dapat bersisir dan isteri yang ditinggal bisa mempersiapkan diri." 


Bab: Firman Allah "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali 
kepada suami-suami mereka.." 


ni وي جر‎ Sinta AN RAGAN حازم‎ ERA GAS Ka PAS SS 
Jst عن اي حازم س بايّ شيَّءٍ دوو ي جر‎ NA 


ag 


DN ` 


< 4 + ور‎ Pa 
Mira ESA كَانَمِنَآخر‎ aN aan Saga Bagai £ NE 


Lai Da Da. D i a 
A "3 p 2 


4847. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Abu Hazim ia berkata: Orang-orang berselisih, dengan obat apa luka Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam diobati pada perang Uhud. Mereka bertanya kepada Sahl bin 
Sa'd As Sa'idi -ia termasuk salah seorang sahabat yang paling akhir wafat di Madinah- ia pun 
berkata: "Tidak ada seorang pun yang lebih tahu tentangnya melebihi aku. Fathimah 'Alaihas 
Salam membersihkan luka dari wajah beliau, sementara Ali datang membawakan air dengan 
menggunakan tameng. Kemudian diambillah sehelai tikar lalu dirobek dan digunakan untuk 
membalut lukanya." 


Bab: Firman Allah "Dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu..." 


yr SIA EA NE "23 اا راشان عة‎ KAFA PE PAN SAS 


DN 


ad PRA A AN TN JAE MAA ری‎ 
Asiago AN SANA من صر و قال ڪر ج‎ pa SAN 


Pena 5. کرش‎ JAHAT SE NYI SA 


PANTAS يكال‎ Nas Ia SESI 


4848. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Abis Aku 
mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, bahwa ia pernah ditanya oleh seorang laki-laki, 
"Apakah Anda pernah shalat 'led Fithri atau Adlha bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam?" la menjawab, "Ya. Sekiranya bukan karena kedudukanku saat itu, aku tidak 
mungkin melihatnya." Yakni, saat itu ia masih kecil. Ibnu Abbas melanjutkan, "Saat itu, 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu shalat dan melanjutkannya dengan 
khuthbah. Beliau tidak menyebutkan adzan dan tidak pula igamah. Sesudah itu, beliau 
mendatangi kaum wanita dan memberi peringatan bagi mereka dan memerintahkan mereka 
untuk bersedekah, maka aku melihat mereka mempreteli perhiasan telinga dan leher 
mereka lalu menyerahkan (anting dan kalung) mereka kepada Bilal." Kemudian ia bersama 
Bilal mengangkatnya ke rumah beliau. 


Bab: Seorang ayah menusuk lambung anaknya saat marah 
م‎ UKS, no Hn ZA > D و‎ 242R 7 ss 
القاسمعَنأبِيهعَنَعَايِشَة قالتٌ‎ Gg E IE عبد اله بن يوسف خب رن مالك عن‎ ESA 


EE E T A ANE AER انو ارد رع‎ WENG E 

SEA SAN AN من‎ patas GI pe بيده ق‎ Saba Jan عَائَبَنِي أَبُو بكرو‎ 

2123% ر ر کر رر توور sri‏ 

aa aa‏ فخذي 

4849. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 

Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim dari bapaknya dari Aisyah ia berkata; Abu Bakar 

pernah menegurku secara langsung dengan menggunakan tangannya dan menekan 

lambungku. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali tempat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dimana kepalanya berada di atas pahaku. 


Kitab: Talag 


Bab: Firman Allah "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 
iddahnya (yang wajar)..." 


5 G ANG o 5 SA ر بر و‎ 

Abas La WG AE ag A BN AE Jae ENGGA 
Pd 4 A 

a PAN SAYA ng PAT LA ISI ea امَرَأَتَهُوَ‎ 


3G 


AS PAS Nga Gas Ar e عَنَدَلِكَقَقَالَرَ سول الله ص الع‎ kaa gak E 
GG NGANAN Sad Mbagi ISIAN SALON LSP jana 


4850. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berakta; Telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwa pada masa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid, 
maka Umar bin Al Khaththab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah agar ia 
segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka 
pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh 
menceraikannya. Itulah Al Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri." 


Bab: Jika wanita haid ditalak saat haid, maka ia masa iddahnya dimulai dari itu 
Pe a Ae MET ia SLS 5 بن‎ 3 IAA 5 
KA HAKAK A صل العا‎ A قد گر ءُ غك‎ a-b AAA 


La „Zah 4 2 


4 4| 27 |7 و‎ A 14 2 2 GANG 

J ك‎ 
ANG 2A ور ” ل وام‎ 2 PR Ra AVAA 8 اام‎ ngak per کاو‎ Sa Bea 
“a لا‎ < A2 22 A 
az? حسبت عي ب‎ 


4851. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Anas bin Sirin ia berkata; Aku mendengar Ibnu Umar berkata; Ibnu Umar 
menceraikan isterinya dalam keadaan haidl. Maka Umar pun menuturkan hal itu pada Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam. Akhirnya beliau bersabda: "Hendaklah ia merujuknya kembali." 
Aku bertanya, "Apakah talak itu dihitung?" ia menjawab, "Kenapa tidak?" Dan dari Oatadah 
dari Yunus bin Jubair dari Ibnu Umar bahwa beliau bersabda: "Perintahkan padanya, 
hendaklah ia meruju'nya kembali." Aku bertanya, "Apakah talak itu juga dihitung?" Ibnu 
Umar menjawab, "Bagaimana bila ia tak mampu dan juga pandir?" Telah menceritakan 
kepada kami Abu Ma'mar Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits Telah 


menceritakan kepada kami Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar ia berkata: la pun 
menghitung masah iddahnya atasku dengan talak satu. 


Bab: Siapakah yang mentalak, dan apakah seorang laki-laki mentalak isterinya 
secara langsung 


R 03 WATEKE 224 s% TE 2 15952 A 159. 2 2-A ES‏ > ام 
Para AA gig en 5213 INA II Ba AN Ki‏ 


r ر‎ -3416 


BEI, GIE التي ااا‎ Cena rena rata 
AG الْحَقِي‎ ak KASUS A gi MENU AAA AIA 


KEERAS 4 yT mM GS PE 


4852. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Al 
Walid Telah menceritakan kepada kami Al Auza'i ia berkata: Aku bertanya kepada Az Zuhri, 
"Siapakah di antara isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang meminta perlindungan 
daripada beliau?" la pun berkata: Telah mengabarkan kepadaku Urwah dari Aisyah 
Radliayallahu 'Anha, bahwa ketika anak perempuan Al Jaun dihadapkan pada Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau pun mendekat darinya, ia berkata, "Aku berlindung 
kepada Allah darimu." Maka beliau pun bersabda padanya: "Sesungguhnya kamu telah 
berlindung dengan Dzat Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu." Abu Abdullah 
berkata, Hadits itu diriwayatkan oleh Hajjaj bin Abu Mani' dari kakeknya dari Az Zuhri bahwa 
Urwah Telah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah berkata. 


3 م‎ A م‎ 
AA? II ع‎ pet و5‎ 2 274 f 25 يوه د م‎ ANA A 
dT معي حَدَ‎ P SAS 


AESI SE al NA Angle Je at De 


A 


PAPAN AN SEMU Aa saie DANÉ Saka 


d D 


Ns RRISE ايها حَاضتَة‎ gan SJ Hino ANG gan GELA geng, فان‎ 
IE ANK MR SEAL a Nha ja AE الله‎ be NGE 


bad 


ISA Kes NENGNA یدع‎ palah KANANG 


1 باكر در إلى‎ A? ANAK Ai ad 7 Da PE 
حن‎ Ja Sa Pa Ngga 


LA LA 


A 


.. 


eT امیر اجر‎ Aan: 1011011011 HA 


NG 2 


PE 3 8 315‏ أبيه 


تئر کتک تر جاتر أ زر HR AS‏ 23 


Kent AA NAHAN Es 


4853. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman bin Ghasil dari Hamzah bin Abu Usaid dari Abu Usaid radliallahu 'anhu, ia 
berkata: Kami pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga sampai 
pada suatu dinding yang dinamakan Asy Syauth, kami terus berjalan hingga sampai pada dua 
dinding dan duduk di antara keduanya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Duduklah kalian di sini." Beliau pun masuk dan ternyata telah didatangkan seorang 
perempuan bani Jaun dan ditempatkan di rumah yang ada di kebun kurma yaitu rumahnya 
Ummayyah binti An-Nu'man bin Syarahil yang saat itu sedang bersama pelayan dan 
perawatnya. Dan ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuinya, beliau bersabda: 
"Serahkanlah dirimu untukku." Wanita itu berkata, "Apakah seorang permaisuri akan 
menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata?" maka beliau pun menjulurkan 
tangannya dan hendak menyentuh dan menenangkan, akan tetapi wanita itu berkata, "Aku 
berlindung kepada Allah darimu." Maka beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu telah 
berlindung dengan Dzat Yang Maha Melindungi." Setelah itu, beliau keluar dan berkata, 
"Wahai Usaid, berilah ia dua helai pakaian dari katun dan kembalikanlah ia kepada 
keluarganya." Dan Al Husain bin Al Walid An Naisaburi berkata, dari Abdurrahman dari 
Abbas bin Sahl dari bapaknya dan Abu Usaid keduanya berkata: Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam menikahi Umayyah binti Syarahil. Dan ketika wanita itu dipertemukan dengan 
beliau. beliau pun merangkulkan tangan kepada wanita itu, sepertinya wanita itu tak 
menyukai hal itu. Maka beliau menyuruh Abu Usaid untuk mempersiapkan bekal untuk 
wanita itu, kemudian memberinya dua helai pakaian dari katun. Telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Abu Zubair 
Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Hamzah dari bapaknya dan dari Abbas 
bin Sahl bin Sa'd dari bapaknya dengan hadits ini. 


ر 22 


Pa OA م‎ Dena o 3 کد م‎ 


م 2 D PARA‏ ا 21 AN‏ ضقان 


Kal Kabayan: Bb kag Ki dadai ME 
ده عجر واس دده‎ 2 9 Iya LEAN JAN NEKAD 


4854. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Hammam bin Yahya dari Qatadah dari Abu Ghallab Yunus bin Jubair ia berkata; Aku berkata 
kepada Ibnu Umar, "Bagaimana dengan seorang laki-laki yang menceraikan isterinya dalam 
keadaan haidl?" Ia pun berkata, "Apakah kamu kenal Ibnu Umar? Sesungguhnya Ibnu Umar 
pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haidl, lalu Umar pun mendatangi Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam dan menuturkan hal itu. Maka beliau pun memerintahkannya 
untuk meruju'nya kembali. Jika wanita itu suci dan ia ingin untuk menceraikannya, maka ia 
boleh menceraikannya." Aku bertanya, "Apakah itu terhitung talak?" ia berkata: "Apakah 
kamu kira ia tak mampu atau pandir?" 


A 


Bab: Pendapat yang membolehkan talak tiga 


-2% اله ر ل د / 2,4% 5 و‎ 5 
E مدت‎ BA E, Gi Ja Nga MEA ال بن يو‎ KE GS 


Z 


sai aaie 3 Atang عا عدن مي لمر‎ NG 
felé fióka sasé KIE A E فمل لل تامعن‎ ab He KESAN 
Sg الْمَسَايلَ‎ Ia saé PAN; di Sapa Silat NAFS عَنَكلكَرَسُولَاللَدصَلَ الله‎ 
Ka KALA A IL Aa Aa yah نشول الول‎ ca Je 


AN IA B‏ الله ا Pe 2338 Me PER IE da sake‏ شو لاله صل اله 


A 


Suu حَنَّى‎ KANAN يمد و‎ a Su sahé 


AANE AM ASI Asi 


عر 122 ع ود روء - 


Ing 2333 SA ala MAA ول اله صل‎ SAB ما یتیل‎ 5 KEB 


Lara 


span, MEA GEA gas MN AN SENG MJ ih 
KL IS ya AGS SEA LA اله‎ ALE 33 3 


ANG 


KE EN AA ES ANG as 


4855. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa'd As Sa'idi Telah mengabarkan keadanya bahwa; 
Uwaimir Al 'Ajlani datang kepada 'Ashim bin Adi Al Anshari dan bertanya, "Wahai 'Ashim, 
bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain bersama isterinya, 
apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun juga turut membunuh laki-laki itu? Atau 
apakah yang mesti dilakukannya? Wahai 'Ashim, tanyakanlah pertanyaanku itu kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka 'Ashim pun menanyakan hal itu kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
membenci persoalan itu dan mencelanya hingga 'Ashim pun merasa keberatan. Ketika ia 
pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh 'Uwaimir dan berkata, "Wahai 'Ashim 
apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadamu?" Lalu 
'Ashim berkata kepada 'Uwaimir, "Kebaikan belum singgah padaku. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sangat membenci persoalan yang aku tanyakan." Maka Uwaimir pun 
berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti sehingga akan aku tanyakan sendiri." Akhirnya 
Uwaimir menghadap Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam di tengah kerumunan orang- 
orang, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, bila seorang laki-laki 
mendapatkan laki-laki lain bersama isterinya, apakah ia harus membunuhnya sehingga kalian 
juga akan membunuhnya? Atau apakah yang mesti ia lakukan?" Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun bersabda: "Sesungguhnya telah diturunkan ayat terkait denganmu dan 
juga sahabatmu (isterimu). Pergi dan bawalah ia kemari." Sahl berkata: Akhirnya kedua 
orang suami-isteri itu pun saling meli'an, sementara aku berada bersama orang-orang yang 


يكر جلا و TE AI‏ 


ada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika keduanya usai saling meli'an, maka 
'Uwaimir pun berkata, "Aku telah berdusta atasnya wahai Rasulullah bila aku tetap 
menahannya (tidak menceraikannya)." Akhirnya ia pun meceraikannya dengan talak tiga 
sebelum ia diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Ibnu Syihab berkata: 
Seperti itulah sunnahnya dua orang suami isteri yang saling meli'an (saling menuduh berbuat 
serong). 


PESAN AA SAS LAN عقر قال حدَکني‎ KA 7 SEN Pen GN 


Z 


“NN 


Ce يَهوَسَلَمَ‎ AAN pean) AS Ah Aa ALA ET SANG AA 
CA AN ERTE EE ETE EE LES, MALAS JANG yas 


» A 


BR NAN sd) a بدا‎ ja padi عليه‎ ANN PA ول‎ s6 IA Jk 
عُسَيَلَكَكِوَكَدُوقِىَعُسَيَلَتَهُ‎ 


4856. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair la berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab ia 
berkata: Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah Telah mengabarkan 
kepadanya bahwa isteri Rifa'ah Al Ourazhi datang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah telah menceraikanku dan 
mengokohkan perceraian denganku. Setelah itu, aku pun menikah dengan Abdurrahman bin 
Az Zubair Al Ourazhi, dan ternyata kelelakiannya hanyalah seperti ujung kain." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Sepertinya kamu ingin kembali ruju' dengan 
Rifa'ah, tidak, hingga laki-laki kedua merasakan madumu dan kamu pun merasakan 
madunya." 


Hai ta 
Ga ود وو‎ 


MAA yen Sang AA EA eh 


Ni 


=> eae مكدب شار‎ sah Pa 


r <2 PA 


ENG JIN JA ka rata" BILA js bae KANGA Da 
o SA, KANG 


4857. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Al Oasim bin 
Muhammad dari Aisyah bahwa ada seorang laki-laki menceraikan isterinya dengan talak tiga. 
Lalu wanita itu menikah dan diceraikan lagi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun 
ditanya, apakah wanita itu telah halal untuk suaminya yang pertama. Maka beliau 
menjawab: "Tidak, hingga laki-laki kedua itu merasakan madunya sebagaimana laki-laki 
pertama telah merasakannya." 


Bab: Orang yang memberikan pilihan kepada isterinya 


=” BNN jenaka 
a EU ASA 5a (aga baka agase EA GAS NAS 


4858. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Muslim 
dari Masruq dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah memberikan pilihan kepada kami, maka kami pun memilih Allah dan Rasul-Nya. Dan 
beliau tidak menganggapnya thalak sama sekali." 


A 


2? GA AR NZ DD A 22 مده‎ l ر کور‎ 
SAJA, Same 2 وق‌قال‎ ai TE SSS AA ع‎ ai As KE Kant 


Te 


ajaani SNG‏ الَمُعَلَيَهوَسَلَّم أكَكَانَطَلَاكَاقَالَ مَسَرُو Aa EA INI‏ ماه 


4859. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Isma'il Telah menceritakan kepada kami Amir dari Masrug ia berkata; Aku pernah 
bertanya kepada Aisyah tentang Al Khiyarah (tawaran pilihan). Maka la pun menjawab, 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberi kami pilihan." Apakah itu termasuk talak? 
Masrug berkata; Aku tak peduli, apakah aku memberi pilihan satu atau seratus kali setelah ia 
memilihku." 


Bab: Seseorang yang berkata kepada isterinya "Kamu haram bagiku" 


A 4 GT Aa 


BA جل‎ BP َأبِيدِعَنَعَايِشَدَكَالَتَ‎ a da NG AA ES 
MEL; Ae AAN Jnana و‎ PA KE ES 
356333 si زوجي‎ IBI AGEN ya siak 
Jala sabat NAN HAN an an 
á جاو‎ 2 Ne 3 PARAH Par AA الالال ول الم‎ 33 

Saat‏ سيه 


4860. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ia 
berkata: Ada seorang laki-laki menceraikan isterinya, lalu sang isteri pun menikah dengan 
laki-laki lain, kemudian laki-laki lain itu juga menceraikannya. Ternyata kemaluan laki-laki itu 
hanyalah seperti bulu, sehingga wanita itu belum mendapatkan apa yang diinginkan dari 
laki-laki kedua. Maka wanita itu pun menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah menceraikanku, lalu aku pun menikah 
dengan laki-laki lain, lalu laki-laki itu memasukiku, namun ia tak memiliki kelelakian kecuali 


hanya seperti ujung kain, sehingga ia tak mampu mendekatiku, dan juga tak mampu 
merasakan maduku. Karena itu, halalkanlah suamiku yang pertama." Maka Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu tidak akan menjadi halal bagi suamimu yang 
pertama hingga laki-laki itu merasakan madumu dan kamu juga merasakan madunya." 


Bab: Firman Allah "Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah 
menghalalkannya bagimu..." 


SS A eNe g بَوْصَبًا‎ jil حَدَدْنِي‎ 


Was Ray Aa LX عو‎ Ig 

IA Padu BJ aé DANG AENG Sa‏ قا 83 إلقد 

beo LA A و‎ 

KS ANI AS 
4861. Telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Shabbah Ia mendengar Ar Robi' bin Nafi' 
Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya bin Abu Katsir dari Ya'la bin Hakim 
dari Sa'id bin Jubair bahwa ia telah mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Ibnu 
Abbas berkata; "Bila seseorang mengharamkan isterinya seperti mengatakan 'Engkau 
sekarang bagiku bukan apa-apanya lagi, maka itu harus membayar kaffarat", lantas ia 
membacakan ayat, "Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan bagi kalian." 
(QS. Al-Ahzab 21). 


13 


K PRA NA SE eja BENG BAN NANG 
an اوی ر‎ sS PG PAKAR BA 


A Z 
A Pd ر‎ Lag 2 - 

s42 241272% 4 A W At RN KA JA v Laks ARSA 560 2 25 A 2 م ?, سس‎ 
ب عند د‎ FM شو‎ 
Yama an IG 3 جحش و شر بع‎ 


را ا 


ASAS TT PACAF‏ كيك كابر 
رکا si‏ 7 7 « 


2 


00 án jeita ó SANA Su A aaa 
VE Bua 


م 


4862. Telah menceritakan kepadaku Al Hasan bin Muhammad bin Shabbah Telah 
menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij ia berkata; Atha’ berdalih bahwa ia 
mendengar Ubaid bin Umair berkata: Aku mendengar Aisyah radliallahu 'anha berkata: 
Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah singgah di rumah Zainab binti Jahsy dan 
beliau juga minum madu di situ. Lalu aku dan Hafshah saling berpesan, bahwa siapa saja di 
antara kita yang ditemu oleh Nabi shallallahu "alaihi wasallam hendaklah ia berkata, 
"Sesungguhnya aku mendapatkan bau Maghafir. Apakah Anda habis makan maghafir?" 
akhirnya beliau pun masuk menemui salah seorang dari keduanya dan ia mengungkapkan 
kalimat itu pada beliau. Akhirnya beliau bersabda: "Tidak, akan tetapi aku hanya minum 
madu di tempat Zainab binti Jahsyin dan aku tidak akan mengulanginya lagi." Maka turunlah 
ayat: "Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah..." 
hingga firman-Nya: "Jika kalian berdua bertaubat.." yakni kepada Aisyah dan Hafshah.".. 


adapun kutipan ayat "Dan ketika Nabi berkata rahasia kepada sebagian isterinya..." yakni 
terkait dengan sabda beliau: "Bahkan aku hanya minum madu." 


AN Aa En aaa ES a a BINA بنا‎ Sa 
مِنَالْعَضَرِ‎ d ga ja sl Hade GILA Jo لاله‎ LN SANG 


SB SS en te, sayak GESER iya pa عَلَ‎ IS 
yaa NIS EA Jati Sa PAN GAN) an 
JJ ANA GG PIA as PANEN NE ELISA aa 
ê PER PES Beri Atas IBU سيقو للك لا فقو‎ ASP LA 
is ga) IASA Sa aan جرسَت‎ gi Naa gi 

An رن‎ sa و‎ A 0م‎ 

ia NENGA eta ag تِنِي‎ Kuan PORENTA قَوَاشَّهمَاهُوَ‎ 


Jaa baki ika NDAN قاللاقاتقَمَاهزهالر د بخٌالَتِي‎ PA يَارَسُولَ اللّدأ‎ 


NE Jaa dane I) ENG ga dh) PNS خت‎ ENG 


< 


NGA ITA يَارَسُولَ الَهألَاآسَقِيكَ مِنَدُكَالَلَاحَاجَدَلِ فيه قات ولسو دة‎ SELAI 


4863. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al Maghra' Telah menceritakan 
kepada kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 
'anha, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang yang menyukai 
madu dan juga manis-manisan. Biasanya, usai menunaikan shalat Ashar, beliau menemui 
para isteri-isterinya dan akhirnya mendekat dan menginap di tempat salah seorang dari 
mereka. Namun beliau selalu berdiam agak lama di tempat Hafshah binti Umar, maka aku 
merasa cemburu. Aku pun bertanya mencari info hal itu, dan dikatakanlah bahwa ada 
seorang wanita dari kaumnya yang telah memberikan madu padanya, lalu madu itu ia 
berikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka aku pun berkata, "Demi Allah, aku 
bernar-benar akan berbuat sesuatu untuk beliau (mengerjai beliau)" Kemudian, 
kukatakanlah kepada Saudah binti Zam'ah, "Sesungguhnya beliau akan mendekatimu. Bila 
beliau hendak mendekatimu, maka tanyakanlah padanya, 'Apakah Anda telah memakan 
Maghafir? ' dan beliau pasti akan menjawab: 'Tidak.' Karena itu katakanlah pada beliau, 'Lalu 
bau yang saya dapatkan dari Anda ini bau apa? ' Dan beliau pun pasti akan menjawab: 
'Hafshah telah memberiku minuman madu.' Sesudah itu, katakanlah pada beliau, 'Lebah 
madu itu telah makan pohon bergetah yang baunya menjijikkan.' Dan aku juga akan 
mengungkapkan seperti itu, dan kamu wahai Shafiyyah ungkapkan pula seperti itu." Saudah 
berkata, "Demi Allah, tidaklah beliau kecuali berdiri di depan pintu. Dan aku pun ingin 
mengungkapkan apa yang kamu inginkan karena rasa takutku padamu." Maka ketika beliau 
telah mendekat kepadanya, Saudah pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda telah 


makan buah Maghafir?" beliau menjawab: "Tidak." Saudah bertanya lagi, "Lalu bau apa yang 
aku dapatkan dari Anda ini?" beliau menjawab: "Hafshah telah memberiku minuman madu." 
Saudah berkata, "Lebah itu telah makan pohon bergetah yang baunya menjijikkan." Dan 
ketika beliau berkunjung kepadaku, aku pun berkata seperti itu dan begitu pula di tempat 
Shafiyyah yang juga berkata seperti itu. Maka pada saat beliau menuju ke tempat Hafshah, 
Hafshah pun berkata, "Wahai Rasulullah, maukah Anda aku beri minuman madu itu?" beliau 
pun menjawab: "Aku tidak berhajat sedikit pun terhadap madu itu?" Akhirnya Saudah 
berkata, "Demi Allah, kita telah mengharamkannya." Aku pun berkata padanya, "Diamlah 
kamu." 


Bab: Talak saat kondisi gelap mata, terpaksa, mabu, gila, lalai, lupa dan syirik... 


A 0 27‏ ور ور As‏ 
وق عَنا ي هر يَرَةرَضى الله عَنه 


1 3 


c 


A aa ana لك‎ 
SEN Ban AL Aini SANG قال‎ da sale AN aa 
PAN an 5 ANY 


4864. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Hisyam Telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Zurarah bin Aufa dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya 
Allah memaafkan apa yang dikatakan oleh hati mereka, selama tidak melakukan atau pun 
mengungkapnya." Oatadah berkata, "Bila ia menceraikan dengan suara hatinya saja, maka 
hal itu tidaklah berpengaruh sedikit pun." 


A wi? 56 159,‏ - ۶ و 
ba BS KA Sis‏ هب EA AE II‏ 
pa‏ نر BIS dina Je‏ لدي ا PERAE GIA) ING and $ IS aaa‏ 


Z 
4 


PA 
1 Pd 


EA IR sa R ata 


ر صر ر 4 


A PA 


ssi Gx 8 


Ja NEPANG َة الْحجَارَة‎ GA ع‎ Bila AGS 


4865. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh Telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah 
bin Abdurrahman dari Jabir bahwa seorang laki-laki dari Bani Aslam mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang saat itu sedang berada di dalam Masjid. Laki-laki itu 
mengatakan bahwa ia telah berzina, namun beliau berpaling darinya. Maka laki-laki itu 
menghadap ke arah wajah beliau seraya bersaksi atas dirinya dengan empat orang saksi. 
Akhirnya beliau memanggil laki-laki itu dan bertanya: "Apakah kamu memiliki penyakit gila?" 
ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi: "Apakah kamu telah menikah?" ia menjawab, 
"Ya." Akhirnya beliau memerintahkan untuk merajamnya di lapangan luas. Dan ketika 
lemparan batu telah mengenainya, ia berlari hingga ditangkap dan dirajam kembali hingga 
meninggal. 


ENI IE AGA AN هري‎ PE SEMUT PN 
4 - 4 ر‎ A 2 
الْمَسَّجِدِقَنَاكَاهُ‎ 3 323 Laga Atap ان‎ PA An Sa aa TEE BE ALAN 


NGA 5 Padi naaa SAMAN فَقَالَيَارَسُولَاللَّهِنَالأخرّ‎ 


P 


DA E AE‏ ت 


A EE EE SN GAN Ag 
صلا‎ La NDENING ود‎ jd JANGE SANG aa ا‎ da WA IS Sa 


WME i مَنسَمعَجَابر‎ KANG PNS Sena SSS قار جو هو‎ aa كيهو‎ 


12% “2 


MS EN Ka A ad TIA Sr AE JELAS 


IM 


ا کو ا WA‏ 4 < 
بِالحَرَّةف San‏ مات 


4866. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman dan 
Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata: Seorang laki-laki dari Bani Aslam 
mendatangi Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang saat itu sedang berada di Masjid. 
Laki-laki itu pun memanggil beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Al Akhira 
(maksudnya adalah dirinya sendiri) telah berzina." Lalu beliau berpaling darinya. Laki-laki itu 
kembali menghadap ke wajah beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Al 
Akhir telah berzina." Beliau berpaling lagi, dan laki-laki itu pun kembali menghadap ke wajah 
belia dan berkata seperti itu lagi, namun beliau tetap berpaling. Maka pada keempat kalinya, 
ia kembali menghadap ke wajah beliau dan bersaksi atas diri dengan empat orang saksi, 
akhirnya beliau memanggilnya dan bertanya: "Apakah kamu memiliki penyakit jiwa?" laki- 
laki itu menjawab, "Tidak." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bawalah laki- 
laki itu pergi dan rajamlah ia." Dan memang laki-laki itu telah menikah. Dan dari Az Zuhri ia 
berkata: Telah mengabarkan kepadaku seorang yang telah mendengar Jabir bin Abdullah Al 
Anshari berkata: Aku termasuk diantara orang yang merajamnya. Kami merajamnya di 
lapangan luas di Madinah. Ketika laki-laki itu terkena lemparan batu, ia pun lari dan kami 
mengejar dan menangkapnya lalu merajamnya kembali hingga meninggal. 


Bab: Khulu' dan apa hubungannya dengan talak 


KAN Ap Eka Ke NG ا کک‎ Usa 


SLS SENA AI IE TA LA A a 
غا‎ AA AL a SIN sadap 
BS MIE GA» Kos JA Ta 5: AL SA GS ENG a 


pa 


4867. Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahhab Ats Tsagafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu 
Abbas bahwasanya: Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Oais atas agama atau pun 
akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" la 
menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan 
ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata: Tidak ada hadis penguat dari Ibnu 
Abbas. 


د NA BENG Sei SANE ERGATA KA BA JANG‏ بَذَاوَقَالَ 


4 1 0 Za 2 MAL w 
حال عن عك رمه‎ a G و يلهاو‎ 


TEE AE Eka Ke طَلْقَهَاَعَنَأَيُوبَبناً بي تَمِيمَةعَنٌ‎ salasa HALA 


2 


6 


r 


heci لال ليلا‎ DANA ia aie AAA PEA 
ANA ega, AAE SISA خي ځُلق و ڪٽ‎ some 


A 
N 


4868. Telah menceritakan kepada kami Ishag Al Wasithi Telah menceritakan kepada kami 
Khalid dari Khalid Al Hadzdza' dari Ikrimah bahwa saudara perempuan Abdullah bin Ubay 
dengan ini beliau berkata, "Kembalikanlah kebun miliknya." la berkata, "Ya." Lalu ia pun 
mengembalikannya, dan beliau memerintahkan agar menceraikannya. Dan Telah berkata 
Ibrahim bin Thahman dari Khalid dari Ikrimah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Dan ceraikanlah ia." Dan dari Ayyub bin Abu Tamimah dari Ikrimah dari Ibnu 
Abbas bahwa ia berkata, Isteri Tsabit datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mencela Tsabit atas agama atau 
pun akhlaknya. Akan tetapi, aku tak kuasa untuk hidup bersamanya." Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia 
menjawab, "Ya." 


و 7 


Mag Se DHA JA PS IA‏ ير بن حازم عن 
ا f‏ مَدَعَنَابَنِعَبَّاسِرَضِي TALI‏ ابت ِب قيس ب SIA‏ 
Al‏ يمالك يار“ مول اماقم عل KAIN GEN song‏ 


Z 


25 r 


- tag AK Pa A عله سات اس و‎ ZA 
1483133 al GIE ES SB NG sahé as el sale ANA gi 
الْحَدِيتٌ‎ GAWA SAH Kera ااا ا‎ 
4869. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak Al 


Mukharrimi Telah menceritakan kepada kami Ourad Abu Nuh Telah menceritakan kepada 
kami Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, ia berkata, 


Suatu ketika, isteri Tsabit bin Qais bin Syammas kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit atas agama atau pun akhlaknya, 
akan tetapi aku khawatirkan akan terjerumus dalam kekufuran." Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, kembalikanlah kebun miliknya." Ia berkata, "Ya." 
Maka ia pun mengembalikan kebun itu pada Tsabit, sehingga Tsabit meninggalkan wanita 
itu. Telah menceritakan kami Sulaiman Telah menceritakan kepada kami Hammad dari 
Ayyub dari Ikrimah bahwasanya Jamilah..lalu ia pun menyebutkan hadits. 


Bab: Berselisih, apakah itu bisa berisyarat kepada terjadinya khulu'? 


4 


GENENG PN Ba Wa, ا‎ Ia 


D P 


SI ENY فيا‎ patut máil بني‎ : PAR AE Ade 


4870. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah Az Zuhri ia berkata: Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Bani Al Mughirah meminta izin kepada 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam agar Ali dapat menikahi anak perempuan mereka, namun 
beliau tidak mengizinkan." 


Bab: Menjual budak perempuan tidak dihitung talak 


ESA AN Aa a Ae KAWA YAA 35 
DA. PNY Saka yag 2 KAA لارو‎ GN Ga jane 


- Wa 


ss Kan e س‎ 


Cisi TT اوا‎ A r aisia 
Las 


4871. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah ia berkata, Telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Rabi'ah bin Abdu Abdurrahman dari Al Qasim bin Muhammad dari 
Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: Sesungguhnya 
pada diri Barirah terdapat tiga sunnah. Yang pertama, Bahwa ia telah dimerdekakan dan 
diberi tawaran untuk memilih terhadap suaminya. Kemudian kedua, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengannya: "Sesungguhnya Al Wala' (hak waris 
budak dan nasab) itu adalah bagi yang telah memerdedakakan." Yang ketiga: Suatu ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk, sementara periuk sedang direbus dengan 
daging. Namun yang disuguhkan kepada beliau saat itu adalah roti dan lauk dari rumah. 
Maka beliau pun bertanya: "Bukankah tadi aku melihat periuk yang berisikan daging." Maka 
mereka menjawab, "Ya, benar, akan tetapi daging itu adalah daging yang disedekahkan 
kepada Barirah, sementara Anda tidak makan harta sedekah." Akhirnya beliau pun bersabda: 
"Bagi Barirah adalah sedekah, sementara untukku adalah hadiah." 


Bab: Memberi pilihan kepada budak perempuan yang menjadi isteri seorang budak 


ARAN G4 مي ادم > 2 7 ر وام‎ 7248 MAA م‎ A PA Pa KAP 
يَتَهَعَبَّدَايَعْنِي‎ Balet bah Seiti S E a حَدَتَ‎ 


RAC) 
4872. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 


dan Hammam dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata; Aku pernah melihatnya 
sebagai seorang budak. Maksudnya, suami Barirah. 


4 AA NG gr ر“ وام‎ 27 A Sara Goa RAW ر یہ ی و وا‎ 
Pd 2 P 2 2 gta و و‎ 

LA cat Mes YA og Î 22 ar BANG PL 

Ga سِكك الْمَدِيئَةيبحي‎ PAPA S n فلانٍ يَعْنِي رَوْ‎ se 


A a 20‏ 20007 ور و م ىت هم 7 را م وام G1‏ .0 وو 
PA as‏ سمي IE UAS‏ هاب Sea SE ANE‏ عباس رضي الله 
رم 3 


ANG (A - #,. 8 sa PDEA ZA DA NG ANG 
فلان كايا‎ a S ANN ALAN قال‎ 


A 
b a PAE ah 4 A Pt A 
BERA ن کا‎ 
er 75 4 
سكك الْمَدِينَة‎ 
A A P wr 


Bab: Syafaat Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam untuk suami Barirah 
E 22 2744 NGGI Ng Lr 4 2 2h £7 چاو‎ 
كان‎ ina Pp 5 gê aa 7 2 EA مَحَمَدَأَخْب رناعَبَّدَ الوَّهاب حَدثتا‎ CA 
Na A AA ا‎ IG NG و‎ PEN و‎ P 
BEBAN a Si Bra 
A A “Z2 2 2 ea g 7 
صل‎ GAN JL Vani من بُغض بر ير‎ pe NGAKAK aka) aka gan) 
-a 2 7 7 7 Z م‎ - A - - 


< ی و و‎ na 2g Pn D Fan ot و‎ 
فيه‎ JENIS US ISA SANG يَارَسُو‎ ENG asas 5 Jaa Kar) 


A 54 7276 2 AA Í‏ 0 و 2 2 Zaz si MAH‏ ي 
SAS‏ عبد ال ن ر iiiki ANE al S E AS E Ee‏ 


REA ر ا‎ Tag c 4 AG apa AAA ا‎ MANG ر كر م‎ Kg 
Juga Aa an SENIN b AG IN) مَوَالِيبَا‎ 3 SE 
PA 
A - - - 
AA TK 2 و 21244 ر‎ il7 >) Al CREA ANG ng 


4 ea G Ja م ا 8 رو‎ A سے‎ 

JUS kai‏ هو طَاصَدَكَه لتا هد يه PASI YAAA SKA SAS‏ مرو جا 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja Telah mengabarkan kepada kami‏ .4876 
Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad bahwa Aisyah ingin membeli Barirah,‏ 
namun walinya tidak mau kecuali dengan mempersyaratkan perwalaannya. Maka ia pun‏ 
menuturkan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga beliau pun bersabda:‏ 
"Beli dan bebaskanlah ia. Sesungguhnya Al Wala’ (perwalian/hak milik) itu adalah bagi yang‏ 
membebaskan." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi daging dan‏ 


dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya ini adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah." 
Maka beliau bersabda: "Baginya adalah sedekah, namun bagi kami adalah hadiah." Telah 
menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dan ia 
menambahkan, Maka ia pun diberi Khiyar (pilihan untuk tetap bersama atau bercerai) 
dengan suaminya. 


Bab: Firman Allah "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 
mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita 
musyrik..." 


20 


Su l5 Ale Sai ر‎ PEN en GG KAG خد‎ 


JANGE A‏ ولا NGANG NA BSN AN ya ALAN‏ اغ 
AS‏ عَبَدمِْعِبَ اله 


4877. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Laits dari 
Nafi" bahwa apabila Ibnu Umar ditanya tentang hukum menikahi wanita Nashrani dan 
wanita Yahudi ia menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita 
musyrik atas orang-orang yang beriman. Dan aku tidak mengetahui adanya kesyirikan yang 
paling besar daripada seorang wanita yang mengatakan bahwa Rabbnya adalah Isa, padahal 
ia hanyalah hamba dari hamba-hamba Allah." 


Bab: Nikahnya wanita musyrik yang masuk Islam, lalu bagaimana dengan iddah 
mereka? 


NS Hang AE TE Pro PARA pa a‏ ون 
ata adé‏ التي صل BAB IM SEA AS isa PN sgia sak‏ 


A‏ کا 


BA ai AL ANG GAS يات لو‎ GAN gê ةو سٿم کي اهل‎ $ 
EA KE JL 35 Ae SIG AN alas jaw Plis 
حَدِيث‎ Sin tia Sa PAUL انو‎ ELSA AN كاعر عبد وك‎ 

SALE IS ANE 33 SANDI KAN it مُجَاهِدِوَإِنَ هَاجَرَ‎ 
Baa 3 PS LAN بن‎ PEKAN Elok BESI pk 
2 AAS BNN Hal KE حك عياض‎ 23 SEN AN Lg SES و‎ 


و 0 
LÉS‏ $ لتقف 


4878. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dari Ibnu Juraij dan telah berkata 'Atha` dari Ibnu Abbas ia berkata: "Orang-orang 
musyrik terbagi menjadi dua bila dilihat dari kedudukan mereka dari Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam dan kaum mukminin. Yang pertama, Ahlul Harb. Yaitu orang-orang musyrik yang 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerangi mereka dan mereka juga memerangi beliau. 
Dan yang kedua, Ahlu 'Ahd. Yakni, kaum musyrikin yang tidak diperangi oleh Rasulullah dan 
mereka juga tidak memerangi beliau. Dan apabila ada salah seorang wanita berhijrah dari 
Ahlul Harb, maka wanita itu tidak boleh dinikahi hingga ia haid hingga suci kembali. Setelah 
suci, maka menikah dengannya pun menjadi halal. Apabila suaminya juga ikut berhijrah 
sebelum wanita itu dinikahi, maka wanita itu akan dikembalikan padanya. Kemudian, apabila 
yang berhijrah adalah seorang hamba sahaya laki-laki atau pun perempuan, maka keduanya 
akan menjadi merdeka serta berhak untuk mendapatkan hak sebagaimana yang didapatkan 
oleh kaum muhajirin yang lain." Kemudian disebutkan pula Ahlul 'Ahd sebagaimana 
haditsnya Mujahid: "Apabila seorang budak yang berhijrah baik laki-laki atau pun 
perempuan kepada orang-orang musyrik Ahlul 'Ahd, maka mereka tidak akan dikembalikan, 
namun yang dikembalikan adalah tebusan harga mereka." Dan 'Atha' berkata, dari Ibnu 
Abbas bahwasanya: Oaribah binti Abu Umayyah adalah isteri Umar bin Al Khaththab, lalu ia 
menceraikannya. Kemudian wanita itu dinikahi oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, sedangkan 
Ummul Hakam binti Abu Sufyan adalah isteri dari 'Iyadl bin Ghanm Al Fihri dan kemudian ia 
pun menceraikannya, lalu dinikahi oleh Abdullah bin Utsman Ats Tsagafi. 


Bab: Jika seorang wanita musyrik atau wanita nashrani masuk Islam di bawah 
(isteri) seorang kafir dzimmi 


ee‏ انك SAN,‏ کیل Na AM agi‏ حدمي ازا 
Fe BER‏ 
Ade‏ 2 عله SERAH zi SEA oo aiis Sena‏ 44 4 بو 


LA 


La PNS AL PETA AL JAN‏ ت مهاجر ات قامتحنو ل 


Bo لم‎ 


Bak sapi: AGAR, AB Dah ÊNGG, Si Sie 
5 SN Nn کک‎ ara ىشو لَوِصَلَ ال‎ sad 5 


LA 


Ang Pa Beri ANA “ELSA Apa MIL SAY PAT 


2 


59 A KAA, AKN Kala gal Aa 


A 


D A 


vý% MEERE ETER 


2 


4879. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dan telah berkata: Ibrahim Al Mundzir Telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahab Telah menceritakan kepadaku Yunus Telah berkata Ibnu Syihab Telah 
mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi 
Shallallahu "Alaihi wa Salla berkata; Ketika para wanita mukminah berhijrah kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau akan menguji mereka dengan firman Allah Ta'ala: 
"Apabila wanita-wanita mukminat datang kepadamu untuk berhijrah, maka ujilah mereka.." 
hingga akhir ayat (OS. Almumtahanah 10). Aisyah berkata: Barangsiapa yang beliau tetapkan 
dari kaum mukminat dengan syarat ini, maka beliau menyatakan bahwa ia telah teruji. Dan 
biasa bila kaum wanita telah mengikrarkan syarat itu dengan ungkapan mereka, maka 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam akan bersabda kepada mereka: "Pergilah, 
sesungguhnya aku telah membai'at kalian dengan ungkapan ikrar." Demi Allah, tidaklah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbuat sesuatu pun atas kaum wanita kecuali dengan 
sesuatu yang telah diperintahkan Allah. Bila beliau mengambil Bai'at dari mereka, maka 
beliau akan berkata: "Sesungguhnya aku telah memba'iat kalian dengan ungkapan kata- 
kata." 


Bab: Firman Allah "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh 
empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..." 


Al Ja sal Kh memangsa Dra A‏ مالك يفو نآل 


Z 


A 


jane MSN ka ag As KENENG sasa ka pl AI‏ ين 
baie YES ANN ALAN‏ 


4880. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais dari saudaranya dari Sulaiman 
dari Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah bersumpah untuk tidak menemui para isterinya (selama satu bulan). 
Kemudian kaki beliau berjalan dan berdiri di tempat minum milik beliau tepat pada tanggal 
dua puluh sembilan, kemudian beliau singgah (di rumah isterinya). Maka para sahabat pun 
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda bersumpah untuk satu bulan." Maka beliau 
bersabda: "Jumlah bulan itu adalah dua puluh Sembilan hari." 


Le A 


ANG AS ISIS 


YA BANI گان يفول في‎ LL 23 KE عن افع‎ NS SA 


JIE JLN a PANITIH BOMA ا‎ 
KANG Sa KAA Kea LA 
es S a LK يلوي گر‎ Sea 


4881. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata tentang Al lila! dimana Allah telah 
menyebutkan bahwa tidak halal lagi bagi seseroang setelah masa iddah habis kecuali ia 
menahannya dengan cara yang ma'ruf atau ia menceraikannya sebagaimana yang 
diperintahkan Allah "azza wajalla. Isma'il berkata kepadaku: Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: Apabila empat bulan telah berlalu, ia dihadapkan 
hingga ia menceraikannya. Dan perceraian itu tidak sah kecuali setelah ia benar-benar 
menceraikannya. Hal itu disebutkan dari Utsman, Ali, Abu Darda', "Aisyah, dan dua belas 
orang dari sahabat Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


Bab: Hukum seseorang yang keluarga atau hartanya hilang 


r 


BAGAI gada AKU SE Sis 
BAE IA SIN TAN at susu KAN AP ANA sssi EE 

SASAR ب‎ ga Ga 5 MG JG EL تو‎ AI sea 
NIA APE Mode Me ba 


0 AAA WE PEN akan EA بمَالك قال سيا‎ MAHA 


ل يمي AAL‏ 


:3 عَم قَالَ يَحْيَى‎ SINGING a یت خد یت ترد مول اليتق آم الصا‎ ARAH 
AKAL TIR AAA EERE Se ea LANG E 5 Pie 5 


4882. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Yahya bin Sa'id dari Yazid Maula Al Munba'its bahwasanya, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah ditanya mengenai kambing yang tersesat, maka beliau pun 
bersabda: "Sesungguhnya kambing itu adalah milikmu, atau milik saudaramu atau pun milik 
srigala." Kemudian beliau ditanya mengenai Unta yang hilang, maka wajah beliau memerah 
dan bersabda: "Kenapa kamu ini, bukankah Unta punya sepatu dan tempat minum yang ia 
pergunakan untuk mencari minum?. Dan bukankah ia juga dapat makan tumbuh-tumbuhan 
hingga ia menemui pemiliknya?" setelah itu, beliau ditanya tentang barang temuan. Maka 
beliau bersabda: "Tolong tandai tali dan tutupnya, dan umumkanlah barang itu selama satu 
tahun. Jika ada seseorang yang datang dan mengetahuinya berikanlah dan jika tidak, maka 
kamu boleh mencampurkannya dengan hartamu." Sufyan berkata, Lalu aku menemui 
Rabi'ah bin Abu Abdurrahman. Sufyan berkata: Aku tidak menghafal sesuatu pun darinya 
selain ini; Aku berkata, "Bagaimana pendapat Anda mengenai hadits Yazid Maula Al 
Munba'its terkait dengan barang yang hilang. Hadits itu dari Yazid bin Khalid?" Ia menjawab, 
Ya. Yahya berkata, Rabi'ah berkata: dari Yazid budak Al munba'its dari Zaid bin Khalid. Sufyan 
berkata: Maka aku pun menemui Rabi'ah dan bertanya padanya. 


Bab: Isyarat dalam hal talak dan selainnya 


ر بر رر 2 س Pd 3G‏ و .2 Pd 1. A10,‏ 
HAKI ae 5 PISA, Ka‏ 8 عَمْر و حَد تابر اهم عن ENG‏ 


r 


SLK 30 ERA مَدَعَنَابْنِعَيِّاسٍكَالَطَافَرَسُو لالص اعا‎ S 


A 
2 
A e 


أَسَارَ Saga PA LAN SLS SENG Sa‏ يجو جَوَمَأْجُو جَمِثْل 
DNA AE Gol‏ 


4883. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Abu Amir Abdul Malik bin Amru Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari 
Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melakukan thawaf dengan tetap berada di atas untanya. Dan setiap kali beliau sampai di 


rukun yamani beliau memberi isyarat padanya dan bertakbir. Kemudan Zainab berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj itu 
dibuka seperti ini." lalu beliau membentuk jari-jemarinya dengan angka sembilan puluh. 


تيج ور کو ع ييل ےوہ INGGA NGANA‏ 221 وہ LO AA PA‏ خا بور 
ad USA La USS‏ ب PA BAN Ea Mada TA EA aa‏ 


“ 


| aal aa Mega GN Vin la al Ta قال قال بو الاسم‎ 


Aye SR 2 A Sela ale A, 35020363 AINI AS‏ سی 


SEA ج عن هم ام ريع اَذ بماك قال‎ Eka sia Pas S 


CO sy eé PE جار يوقا‎ Eau PNS dea 
ر‎ GA ALZ KA a 11 Aoa AA 22 SAH NA 
Ia وَقَدَأْصَمكَتٌ فَقَالَهارَ سول‎ IA) اخرر‎ Aa Galah AN APN 


Z 7 


Aa ANANGING Ag E NG A 56م‎ ak la 


TAL 


EA a ga ah BA أَنَْعَم قم‎ SEGI TAN LANAG KA LS 


2 SS KN 


حجر ین 


A 


2 


4884. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin 
Al Mufadldlal Telah menceritakan kepada kami Salamah bin Algamah dari Muhammad bin 
Sirin dari Abu Hurairah ia berkata; Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada 
hari jum'at terdapat waktu, yang tidaklah seorang hamba muslim shalat dan berdo'a kepada 
Allah di waktu itu, kecuali Allah akan mengabulkannya." Beliau memberi isyarat dengan 
tangannya dan meletakkan ujung jari-jarinya pada jari tengah dan kelingking. Kami berkata, 
"Beliau menyempitkannya." Al Uwisi berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari 
Syu'bah Al Hajjaj dari Hisyam bin Zaid dari Anas bin Malik ia berkata; Pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, ada seorang Yahudi yang menganiya seorang budak perempuan. 


r 


ENE REAC رضي اله‎ AE AE jan SNN SS ias 
SANI ala pa 2 ba 


14885. Telah menceritakan kepada kami Oabishah Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata: Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya fitnah itu akan muncul dari sisi." Beliau 
sambil menunjuk ke ufuk timur. 


SAE E GANGA IL LE EWA ea NEG Ba aa 5 


6 
q 
` ‘És 


PA 2A‏ رر 


ال Ang‏ رول bage ANA Kei Aa AAA‏ عوك 


A 
ر‎ Za g A WA dg 


SE one NG a a Je NI gan ÉÉN e s MAU 


Pi 


KALA Ad Ka aa JAS JANG) AÉ 


4886. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Abdul Hamid dari Abu Ishag Asy Syaibani dari Abdullah bin Abu Aufa ia berkata; 
Kami pernah berada dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. 
Ketika matahari telah tenggelam beliau berkata kepada salah seorang laki-lakir: "Turun dan 
siapkanlah makanan untukku." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya Anda 
mau menunggu agak sore lagi." Beliau bersabda lagi: "Turun dan siapkanlah makanan 
untukku." Laki-laki berkomentar lagi, "Wahai Rasulullah, sekiranya Anda mau menunggu 
agak sore sedikit, sesungguhnya hari masih terang." Beliau bersabda: "Turun dan siapkanlah 
makanan." Maka laki-laki itu pun turun dan menyiapkan makanan untuk beliau. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pun minum. Setelah itu, beliau menunjuk dengan tangannya ke 
arah timur seraya bersabda: "Jika kalian telah melihat malam mulai menyingsing dari arah 
ini, maka seorang yang berpuasa sudah boleh berbuka." 


3 BK iya ake gé E WE ysi SA SSS 
WE fa WAN al SA Jagat PAIS A NGNE دِرَضِيَ‎ Pa 
A 


2 00 


ba, Peta SI‏ يتاي او قال وڏل جع قاي مڪ و ل شأ تقول PETA‏ ي الصَبّحَ أو 


P. 


4 Z 7G u 7 2 27 5 - 4 PA RR 3 
بَنُرَبِيعَةَعَنْعَبَدٍ‎ Sen 9S NGA KANE ديدي همد‎ A TAPI AA 
2 سام ألا م‎ TA ZA NENGA A رود‎ Laa 
JS AN JS Jan ka pala ممعت أَبَاهْرَيَرَمَكَالَرَسُو الله ص الله‎ APA 
SNN 5 GA GAN UTK, SU aa رجن ع‎ 


g PA 


A 
فهو‎ 2 yak Éa JY a يدي‎ ANG kab AJIAN OS po e 
A A aP ENG Tea 
A و‎ AF) 


4887. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah Telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' dari Sulaiman At Taimi dari Abu Utsman dari Abdullah bin Mas'ud 
radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sekali- 
laki adzan Bilal menghalangi kalian untuk makan dan minum." Atau beliau bersabda: "Adzan 
Bilal pada waktu sahur. Sesungguhnya ia adzan hanya untuk membangunkan kalian." Al Laits 
berkata; Telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz Aku 
mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang suka berinfak adalah seperti dua orang 
yang padanya terdapat selendang besi yang terbalut dari dada hingga tulang selangkanya. 
Maka bagi suka berinfak, tidaklah ia berinfak kecuali besi itu akan semakin longgar dari 
kulitnya hingga dan menutupi kulit serta menghapus bekasnya. Adapun yang bakhil, maka ia 
tidaklah ia mau berinfak kecuali selendang besi itu akan semakin menempel pada hampir 
semua bagian lehernya. la berusaha meluaskannya, namun juga tidak bisa lapang." Beliau 
memberi isyarat dengan jarinya ke arah lehernya. 


Bab: Li'an 


7 Pd 


کد افد کد f KE‏ > و 2 - KAM A - 18? SA 2 Az SAH DAN‏ 
حدتنا قنيبه حد SES‏ بن سَعِيدٍ ES Sa‏ دس بن مَالِكِ يقول قال رَ سول الله 
3x‏ 7 و 4 


2G ANG Si Z 3 -£7 نر‎ A seem وی ار لان‎ 

AS AA Je‏ آلا احور 2305 3 EÉN ss NGANG A JANG LSN‏ غا دين 
Ng‏ جوم رد Ae > La‏ ےرا بجوو رد 2 LSN‏ و Ah‏ بور رع 2 ر 
PSA‏ عمد الا ش هل SN PSA sa NG‏ بن الخَرْرَ Fiacla Sa‏ 
ا AK. “NE { AA -$ IA‏ . 2“ £7 ? 

ELEN SIS 3 Pon AS beka saa ang قال‎ 


4888. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Laits dari 
Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah aku beritahukan pada kalian akan sebaik- 
baik rumah kaum Anshar?" mereka pun menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau 
bersabda: "Yaitu Banu An Najjar, setelah mereka Banu Abdul Asyhal, setelah mereka Banul 
Harits bin Al Khazraj, setelah mereka Banu Sa'idah." Kemudian beliau bersabda dengan 
menggenggam jari-jemarinya dan merenggangkannya kembali sebagaimana seorang yang 
melempar, beliau bersabda: "Dan pada setiap rumah kaum Anshar terdapat kebaikan." 


43 


- 000 4 27 ور 7| و‎ 22 Z NI KU 4 7 - & ka AKA 
Jaja صا‎ bae óna HA AR حازم‎ PN JG SS عي بن عبر اله‎ SS 


Sindiran BN بعت اتاو‎ kaa pak اله‎ Je NG يقو لقال رسو‎ AA SEA A 
al RAN B3 


4889. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah berkata Abu Hazim Aku mendengarnya dari Sa'hl bin Sa'd As Sa'idi salah 
seorang dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus sementara kedatangan hari kiamat adalah seperti ini 
dari ini." beliau memberi isyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah. 


ala GEA NABA AE BEA EM PASU SEG JENG 


A 
A 


KAA onta ba TA 
ثَلَانِينَ‎ AAS GL GLS AI 


wi 


(ya jêne JAS, ANIS JUS SA JGA 


2 Z lrg A 
- 2 1 2|7 on لم کاڈ‎ ce 
4 ú ١ 
يهول مز هنار دين ومره وعشر ين‎ 
pa A 


4890. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
Telah menceritakan kepada kami Jabalah bin Suhaim Aku mendengar Ibnu Umar berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bilangan bulan itu adalah begini dan begini." 
Maksudnya adalah tiga puluh hari. Kemudian beliau bersabda: "Dan begini, begini dan 
begini." Yakni, dua puluh sembilan. Beliau menyatakan pada kali yang pertama tiga puluh 
dan pada kali kedua dua puluh sembilan hari. 


BP Sea A د نكا ينه‎ A AS Aa 


AA? 


SPAN علط‎ ISIS AAN بده خو‎ a NE Je ba) 


A 


DA g وس‎ 


PA basan ÉNE SALE a AA 


4891. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Sa'id dari Isma'il dari Qais dari Abu Mas'ud ia berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya seraya bersabda: 
"Sesungguhnya iman itu letaknya di sini." Beliau mengucapkannya dua kali. Beliau 
melanjutkan: "Sesungguhnya keras dan membatunya hati terdapat pada orang-orang yang 
angkuh lagi sombong, yaitu di tempat tanduk-tanduk syetan muncul yakni pada Rabi'ah dan 
Mudlar." 


اع و Ae‏ 


BNI SHE EN يز‎ INSAN يڙر‎ AE SAS 
2. gg Ah DA لان ا را د‎ NA z 2 
يمايا‎ 3 SI AN, JAN SELANG JS 3613 Selasa علو‎ 


4892. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah Telah mengabarkan kepada kami 
Abdul Aziz bin Abu Hazim dari bapaknya dari Sahl ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Aku akan bersama orang-orang yang mengurusi anak Yatim dalam 
surga." Seperti inilah, beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah lalu beliau 
membuka sesuatu diantara keduanya. 


Bab: Jika seseorang tidak mengakui anak 


SY 56 نا ي هر‎ LA naa MAA ES يی حي ر قر‎ ANE 
WIB NG Jaja MIL 35 EA فر سَلَْم قَقَالَيَارَسُو‎ 


pr 


d 


SANJANG aé SANG GN GN Aa JAN LATEN 


A 


4893. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Quza'ah Telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Ibnu Abbas dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki 
mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku telah 
melahirkan anak yang berkulit hitam." Beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki beberapa 
ekor Unta?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau melanjutkan bertanya: "Lalu apa saja warna 
kulitnya?" la menjawab, "Merah." Beliau bertanya lagi: "Apakah di antara Unta itu ada yang 
berkulit keabu-abuan?" laki-laki itu menjawab, "Ya." Beliau bertanya: "Kenapa bisa seperti 
itu?" laki-laki itu menjawab, "Mungkin itu berasal karena faktor keturunan." Beliau 
bersabda: "Mungkin juga anakmu seperti itu (karena factor keturunan)." 


Bab: Sumpah orang yang melakukan li'an 
و‎ AH 2 A ANZ Pa 509 لها بز‎ PEN و و‎ yg ر ر‎ 
رق بي‎ 25 2 EAA ا ور‎ 


4894. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu, bahwa seorang laki-laki dari Anshar 
menuduh isterinya berzina, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun meminta keduanya 
untuk bersumpah, lalu memisahkan antara keduanya. 


Bab: Laki-laki lebih dulu untuk melakukan sumpah (li'an) 


sand II MAAN حَدَدنِي مُحَمَّدُ بنك‎ 
ANE His ala yA BILA SAN ASASI KE رضي‎ 


LA 


r [4 2 7 LA 
SENG Ja DG E ماحد‎ 
ra 


4895. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Adi dari Hisyam bin Hassan Telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari 
Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, bahwasanya; Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina, 
dan ia mengaku menyaksikannya. Dan Nabi shallallahu "alaihi wasallam pun bersabda: 
"Sesungguhnya Allah tahu bahwa salah seorang dari kalian berdua berdusta. Apakah salah 
seorang ada yang mau bertaubat?" Lalu sang isteri berdiri dan bersaksi. 


Bab: Li'an, dan orang yang talak setelah li'an 


DA 


PA era A Ipa, NG SAS IE Jae ANG 


Kasasi ee لاو‎ SEAH D PENG gi 


لوس دوع 2 


felé já ATAS PAEA NGA ول‎ 52 Ip AU aja هام گي‎ PR Ya AG 
Jas ata SA sajam Aa Kasa na fa 


ص 


NG اهو جاو يور‎ ai كيو سام مار‎ SEN AA sin کا ي‎ Ka 


San Sin A 5 Kn ea ټمر‎ TAP قلعي‎ : LN e Nanga 
SE على‎ ag. ya RISA ALA عا‎ NA 
IKESA a gala Gal joi جَاءَرَسُو‎ Pa يمر‎ 5 

A - Z 


pam 35 Iga Para SEA NE كول‎ SI Jaka كيف‎ TS PESAN تەر‎ ga Ig 


Man ja SEMAN ai K KANG Jai صَاحِبَتَكَقَاذَمَبكَأتِببَاقَالَ‎ 
A SANG la an Jai PIA 


2 NGANG 


WA GAYA EA, ANG ka sale سول أن دصل الله عليه‎ 


A 


4896. Telah menceritakan kepadaku Isma'il la berkata; Telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ibnu Syihab bahwa Sahl bin Sa'd As Sa'idi Telah mengabarkan kepadanya bahwa 
Uwaimir Al 'Ajlani datang kepada 'Ashim bin Adi Al Anshari dan bertanya, "Wahai 'Ashim, 
bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain yang sedang 
bersama isterinya, apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun membunuh laki-laki 
itu?. Atau apakah yang mesti dilakukannya? Wahai 'Ashim, tanyakanlah pertanyaanku itu 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka 'Ashim pun menanyakan hal itu 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam membenci persoalan itu dan mencelanya hingga Ashim pun merasakan keberatan. 
Ketika ia pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh 'Uwaimir dan berkata, "Wahai 
'Ashim apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepadamu?" 
Lalu 'Ashim berkata kepada 'Uwaimir, "Kebaikan belum singgah padaku. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam sangat membenci persoalan yang aku tanyakan." Maka Uwaimir 
pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berhenti hingga aku akan menanyakannya sendiri." 
Akhirnya Uwaimir datang menghadap Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di tengah 
kerumunan orang-orang, ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda, bila 
seorang laki-laki mendapatkan laki-laki lain bersama isterinya, apakah ia harus 
membunuhnya sehingga kalian juga akan membunuhnya? Atau apakah yang mesti ia 
lakukan?" Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pun bersabda: "Sesungguhnya telah 
diturunkan ayat terkait denganmu dan juga sahabatmu (isterimu). Pergi dan bawalah ia 
kemari." Sahl berkata: Akhirnya kedua orang suami-isteri itu pun saling meli'an, sementara 
aku berada bersama orang-orang yang ada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 
Ketika keduanya telah usai saling meli'an, maka 'Uwaimir pun berkata, "Aku telah berdusta 
atasnya wahai Rasulullah bila aku tetap menahannya (tidak menceraikannya)." Akhirnya ia 
pun menceraikannya dengan talak tiga sebelum ia diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Ibnu Syihab berkata: Seperti itulah sunnah dua orang suami isteri yang 
saling meli'an (saling menuduh berbuat selingkuh). 


Bab: Saling melakukan li'an dalam masjid 


ken‏ وعدم 


EME MAS KANG a GANG NAGA ea Sis 


ye 


Á eá sdp La ia سراي بني‎ e ÉN 


GAN 3G Bina KA HU SEA Au 


2 مس و 


3 Pelan ام‎ Atas Tag PAYAH 


4 5 


77 AGAK AN ABA NPG PANGGANG 
غامن‌التلاعنفقارقهاعندالتبی‎ Pari DAEN هر سول الله صل‎ ASN JENG فطلقها‎ 
7 pd 
7 
IG 3 ىك‎ LA ANUNG 2 2A NANA. Ta NGO? a Z. W UK Trg ار و‎ 0 


و 


sana anz ak ANANG NG An 12432? TE 
GLS APA, EK حَامِلاوَ‎ ES SA EN 1G TAE 


2 2 72753 5 22 ام و‎ Tag 4 2 2 až 4 & : 
Ma HE MN ES an AS PENA می‎ 
Ae رر‎ a 2 )م‎ IA 7 AY E 
قصِيرا كانهو حرةفلا‎ FA به‎ SAI قال‎ ka pa SAN ص لى‎ GA SL ea هدا‎ ae السا‎ 


# رر‎ 500 AA ر ر‎ ey 2 P و 14 ا‎ PPRA P A 
KERA أليتين فلا أرَ املا‎ ITA EA ERA GLASS LES ASUS SI 
YG 101) به اسو يتا‎ HI ب عل‎ 2 131) 


6 ˆ ول 
جاءت بهعلى 9 Hao‏ 


4897. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah mengabarkan kepada kami Abdurrazzag 
Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Ibnu 
Syihab yakni tentang li'an dan tentang sunnah yang terkait dengannya, dari hadis Sahl bin 
Sa'dari saudara Bani Sa'adah bahwasanya: Seorang laki-laki dari Anshar datang kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat 
Anda bilamana seorang laki-laki mendapati laki-laki lain bersama isterinya, bolehkah ia 
membunuhnya atau apa yang semestinya ia lakukan?" Maka Allah pun menurunkan ayat 
yang berkenaan dengan Mutala'inain (dua orang suami isteri yang saling meli'an). Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi putusan 
denganmu terkait dengan isterimu." Lalu dua orang suami-isteri itu saling melaknat di dalam 
masjid, aku menyaksikannya sendiri. Setelah itu, laki-laki itu berkata, "Aku telah berdusta 
atasnya wahai Rasulullah bila aku tetap menahannya." Akhirnya laki-laki itu pun 
mentalagnya dengan talak tiga sebelum Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
menyuruhnya. Maka orang itu pun berpisah dengannya di sisi Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan beliau bersabda: "Itulah At Tafrig (pemisahan) bagi setiap dua orang suami- 
isteri yang saling melaknat." Ibnu Juraij berkata, Ibnu Syihab berkata: Maka sunnah setelah 
itu adalah memisahkan suami isteri yang saling meli'an. Wanita itu sedang hamil dan 
anaknya pun dipanggil dengan bersandarkan pada ibunya. Begitulah seterusnya. Sang ibu 
mewarisi anaknya dan anak pun mewarisi ibunya sebagaimana apa yang telah diwajibkan 
Allah. Ibnu Juraij berkata: Dari Ibnu Syihab dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi di dalam hadits ini, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika ia melahirkan anak yang berkulit kemerah- 
merahan dan berpostur tubuh pendek menyerupai tokek, maka tidak ada dugaan lain, 
kecuali bahwa wanita itu telah berkata benar. Dan suaminya telah berdusta atasnya. Namun 
jika ia melahirkan anak yang kedua bola matanya hitam serta pantatnya besar, maka aku 
tidak pula menduga yang lain kecuali bahwa ia suaminya itu telah benar." Lalu wanita itu 
pun melahirkan anak yang membenarkan pengakuan 'Uwaimir. 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Sekiranya aku boleh merajam tanpa 
bukti" 


2 LA 2 


cis 2 At 2 ےم 7ر‎ 575 7 PAK | و ورور‎ L2 NG A NGE م‎ 


AK ew تر وو ود‎ KK رر‎ Kepa ر‎ A 2 AA Ts SA g2 2 2 WB | 2 
Magat عاص‎ i ela aa التلاع نع نْد النْبِيَصَلِ‎ E نهذ‎ yeee a 
۶ م‎ 
EN Jua 


20 < orale راج سر‎ Pa 4 & k Ta SN 
SEA a JÉN SN AS a جل من قو مهش کو‎ PES PSA 


s £ < 2 2% 3 PANA TI x To aaz 
BEA ALA MAA a ecg ANG, 
a SS 5 


- 2 م‎ - e Ke 29 KAB PA 1 -4 1 ZZZ وه‎ 4 ANAK 
PTI i جَدَهْعِنَد‎ a سبط الشعر و كَانَالذِي اى‎ A a 


BG‏ سو 


<6 سس‎ s z 0 مومه‎ 7 A < م‎ Z 
رَو جهاأنه‎ SAN بال جل‎ Gsl RU a صل‎ ga JUS Ns 
1 n WA p 22 7 id 
7 2 04 2. 4 - 9 Pa 7 4 7 A 
AN AN عَبَّاس ف‎ IE TEA ALAN SA 
- ا‎ 1 1 er p 2 : 
ا‎ age NA DK La» X او 001 رصح مه‎ ٣ 
ف الإِسَلام‎ rak كائتٌ‎ SI AN جم هذه فقال لا تلك‎ GA ص لى اله عليه وسم لَوَرَجمَتُ أحَدَا بغير‎ 
A 
REI A 34 2 NL WA AA KAN 
دم خد‎ A n NE لابو ال‎ gain) 


4898. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits dari Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Al Qasim dari Al Qasim bin 
Muhammad dari Ibnu Abbas bahwasanya, Suatu ketika li'an (suami-isteri menuduh berzina 
pasangannya) dibahas di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Ashim bin Adi 
mengungkapkan sesuatu dalam masalah itu, kemudian ia beranjak pergi. Kemudian seorang 
laki-laki dari kaumnya datang dan mengadu padanya bahwa ia mendapati seorang laki-laki 
bersama isterinya. Maka Ashim berkata, "Aku belum pernah diuji dengan masalah ini kecuali 
karena kata-kataku sendiri." Akhirnya ia dan laki-laki itu pergi menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Lalu laki-laki itu menuturkan apa yang terjadi pada isterinya. Laki-laki itu 
kurus dan berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang dapati bersama isterinya adalah seorang 
laki-laki yang gemuk dan berkulit sawo matang. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ya Allah berilah kejelasan." Lalu wanita itu melahirkan bayi yang cirinya seperti 
laki-laki yang dilukiskan suaminya, yang ia temukan bersama isterinya. Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam meli'an antara keduanya. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas di 
dalam majelis: Itukah wanita yang Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sekira 
aku boleh merajam seseorang dengan tanpa Bayyinah (saksi), niscaya aku akan merajam 
wanita ini?." Ibnu Abbas berkata: "Oh tidak, yang dimaksudkan wanita yang boleh dirajam 
tanpa bukti adalah wanita yang menyatakan secara terus terang (vulgar) perzinahannya, 
bukan wanita yang sekedar dituduh berzina" Abu Shalih dan Abdullah bin Yusuf Adam 
mengatakan bahwa makna Adam adalah Khadil (gemuk). 


Bab: Mahar wanita yang dili'an 


a‏ ور 


1 - -A 2 LN 2 2 وس‎ 2 46, ENG r? 
P E Men E 


A 


Zor PA > سورهم‎ ALL EPA wan وم ل وير‎ Pa A 
CS AE AJE GI َم َا حو ي بني‎ 3G NGARAK SANGA AS 
A 


KE 


Sa sni Ka كما كَاذْبٌ‎ siiras NEKUK EL 
PA - A 2? ea P A PANA 
SO Ja ASI AMIS e 


AE RA NN BBI NAN Jas IG Jen JE NG الْحَدِيت سَيَْالَاآَرَاكَ مُحَرَّثْمُكَالَقَالَالدَ‎ 


A 
BE KA 7 كاذك‎ < 2 
A A 


4899. Telah menceritakan kepadaku Amru bin Zurarah Telah mengabarkan kepada kami 
Isma'il dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair ia berkata; Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar, 
"Bagaimanakah bilamana seorang laki-laki menuduh isterinya berzina?" la pun menjawab; 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah memisahkan dua orang dari Bani Ajlan dan beliau 
bersabda: "Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdua berdusta. Apakah 
diantara kalian berdua ada yang mau bertaubat?" namun, keduanya menolak tawaran itu, 
akhirnya beliau pun memisahkan keduanya. Ayyub berkata; Maka Amru bin Dinar berkata 
padaku, "Sesungguhnya di dalam hadits masih terdapat suatu ungkapan yang aku kira belum 
kau sebutkan." Amru bin Dinar katakana; Laki-laki itu berkata, "Lalu bagaimana dengan 
hartaku?" beliau bersabda: "Tidak ada harta bagimu. Jika kamu telah memberinya mahar 
maka kamu juga telah menggaulinya. Dan jika kamu berdusta, maka hal itu tentu akan 
menjadi lebih jauh." 


Bab: Perkataan imam kepada dua orang yang melakukan li'an "Sungguh, salah 


seorang dari kalian telah berbohong, adakah di antara kalian yang ingin taubat?" 


LE NE 5 anta LA مكو‎ PEAR Aa En BE 


2a‏ سم ج ورد 


KAA JAS one SAM la sg MAL DI LAN Bert AENG 
ko Pn ESA PEN AN NYALI PMI JE JIN NN EE 
REAST TETN EEP E KA JENIS SES وَإِنَ‎ 


ر 22 


BENANG اکال تیه و ری‎ AN جل‎ 5 ged YEL Kh 
- BAP هورم + ا‎ ML وه‎ 7 Aas Ia ی‎ Tan U ر‎ p 
aa ANTENA يحوي بَنِي‎ MAM صلی اله‎ ban 135, daan $ 


Sai Pelan WES PA AK EA" 


4900. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah berkata Amru Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku pernah bertanya 
kepada Ibnu Umar mengenai hadist Al Mutalaa'inain (suami-isteri yang meli'an), maka ia pun 


menjawab, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepada Al Mutalaa'inain 
(suami-isteri yang meli'an): "Hisab kalian berdua terserah pada Allah. Salah seorang dari 
kalian berdua musti ada yang berdusta, maka tidak ada lagi jalan bagimu (suami) untuk 
kembali kepada isteri." Laki-laki itu bertanya, "Lalu bagaimana dengan hartaku?." Beliau 
bersabda: "Tidak ada harta lagi untukmu. Jika kamu telah memberi sesuatu, maka hal itu 
adalah mahar yang kamu gunakan untuk menghalalkan farjinya, namun jika kamu berdusta 
atasnya, maka hal itu tentu akan lebih jauh bagimu." Sufyan berkata: Aku menghafalnya dari 
Amru. Dan telah berkata Ayyub Aku mendengar Sa'id bin Jubair la berkata: Aku berkata 
kepada Ibnu Umar, "Ada seorang laki-laki yang melaknat isterinya." Maka ia pun menjawab 
sambil memberi isyarat dengan kedua jarinya, Sufyan memisahkan antara kedua jarinya itu, 
yaitu jari telunjuk dan jari tengah. la melanjutkan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
memisahkan antara dua orang dari Bani Al 'Ajlan dan beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah 
mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berdusta. Adakah salah seorang yang ingin 
bertaubat?" beliau mengulanginya hingga tiga kali. Sufyan berkata: Aku menghafalnya dari 
Amru dan Ayyub sebagaimana yang telah aku kabarkan kepadamu. 


Bab: Memisahkan antara dua orang yang saling li'an 


SA‏ و ور 
لله ع 


2AA > a? NA‏ و د AGk A pd 7 NA‏ ر ر 

AN GE MAKE EPA Na SAS 

2%- ر DNA‏ ر a PAPE A‏ ر AEA DNA‏ ر م ور 

o‏ ل الله صل اله عليه و سَلم فرَقَ بين ر جلو 91935881 أحُلفهمًا 

4901. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir Telah menceritakan kepada 

kami Anas bin Iyadl dari Ubaidullah dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma telah 

menganbarkan kepadanya bahwasanya, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah 

memisahkan seorang laki-laki dan isterinya yang telah dituduhnya berzina. Dan beliau juga 
meminta keduanya untuk bersumpah. 


Ge 


EA oé NEIG عن بيد اله أ خن تاق عن ابن عمَر‎ LES SA SS 

nr GKI WAH Ka LN SAP بق‎ Muna 

VERSPIL Nail gal بين ر جلو‎ AA 

4902. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ubaidullah Telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam pernah meli'an atara seorang laki-laki dengan wanita Anshar, lalu 
beliau memisahkan antara keduanya. 


Bab: Anak diikutkan kepada wanita (yang melakukan li'an) 


"ig Pa 2 3 Z A 4 4 0 2s 4 
اور و 22 ام‎ 23 FF, A os 1 Karl KAL NG ا‎ AA 22 ےار‎ 
ta 


(EN NRP SA 2 < 2 0 ? 
BALA NE JUS RN مو‎ Sa 


4903. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami 
Malik ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam meli'an antara seorang suami dengan isterinya. Sang suami menolak (tidak 


mengakui) anak yang dilahirkan isterinya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memisahkan antara keduanya dan menyerahkan anak itu kepada pihak wanita. 


Bab: Perkataan imam "Ya Allah, 


حد NG Je SAS‏ حَدَّدْنِي سُلَيَمَانُ 3 BK NGGE GANING dana HP AN SEN‏ الاسم 


ae FA غا ل الل صل ال‎ HL | AN معن ابي جا‎ en 
د‎ LAI Aa 


Ne se Aga sa AE Data MBS SAS AI 


5 


SIA ka sara KIE AI Ad BI Papi LAN LIS 


A 


MAS Sa ES A AAN Sa ja 2 JANGAN GAN alah 
يالك جل‎ mie Kn sains, ANA APA AN 
P PEA AAAS R35 AN usa 
ABE Tia KM s aa aiel SAN EA AN عياف‎ 
PENGEN ان عَبَا س‎ JUS 


4904. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata; Telah menceritakan kepadaku 
Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id Telah mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Al 
Qasim dari Al Qasim bin Muhammad dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: Pernah disebutkan 
di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yakni dua orang suami isteri yang saling 
meli'an. Kemudan Ashim bin Adi mengungkapkan sesuatu terkait perkara itu, lalu ia beranjak 
pergi. Lalu ia didatangi oleh seseorang dari kaumnya dan menuturkan bahwa ia 
mendapatkan laki-laki lain yang sedang bersama isterinya. Maka Ashim pun berkata, 
"Tidaklah aku diuji dengan masalah ini, kecuali karena ungkapanku." Maka ia pun segera 
pergi bersama laki-laki itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian ia pun 
menceritakan mengenai seorang laki-laki yang ia dapatkan sedang bersama isterinya. Laki- 
laki itu berperawakan kurus dan berambut lurus, sedangkan laki-laki yang dapatkan sedang 
bersama isterinya adalah berkulit sawo matang dan berperawakan gemuk. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, jelaskanlah perkara ini." Maka sang isteri 
pun melahirkan bayi menyerupai laki-laki yang dilukiskan oleh suaminya, yang ia tuduhkan 
bersama isterinya. Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meli'an keduanya. 
Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas di dalam majelis itu; "Wanita itukah 
yang dimaksud oleh sabda Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam: "Seandainya aku boleh 
merajam seseorang tanpa Bayyinah (bukti), niscaya aku akan merajam wanita ini?.'" Maka 
Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, wanita yang dimaksud adalah wanita yang secara vulgar 
(terang-terangan) menyatakan perselingkuhannya dalam Islam." 


Bab: Jika seseorang menjatuhkan talak tiga, setelah itu sang wanita menikah 
dengan lelaki lainnya setelah iddah selesai, maka suami pertama tidak boleh lagi 
menyentuhnya 


: aa BN aj Mp an yi 3 GA PA 
TN ea TAN َم‎ fe 3? A 


Br 2 ~ 


EEP EENAA EEA pa 7 AES FA) 
LAI sana قي‎ 5535 NISN AI A أنه‎ sae 


4905. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali Telah menceritakan kepada kami Yahya 
Telah menceritakan kepada kami Hisyam ia berkata: Telah menceritakan kepadaku bapakku 
dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. -Dalam riwayat lain- Telah menceritakan 
kepada kami Utsman bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Abdah dari Hisyam 
dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya: Rifa'ah Al Ourazhi menikahi 
seorang wanita lalu ia menceraikannya. Kemudian wanita itu menikah dengan laki-laki lain. 
Maka wanita itu datang mengadukan kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan 
menuturkan bahwa suaminya itu belum menggaulinya, dan tidaklah kejantanan yang ada 
padanya kecuali seperti ujung kain." Maka beliau bersaba: "Tidak boleh (kamu kembali) 
hingga kamu merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu." 


Bab: Firman Allah "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka 
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang 
bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam 
urusannya." 


As DAR 2 LG ر 22 وده‎ 522 A ie E aa na 22 ےار‎ 


£ Pee 


jang SA سكم ةلط ل تفع‎ jenge Haa عبّد‎ 3 BALA AAN 
GAR Ia PUH Se کات د‎ CEA KAI IN yA ABI a ya AWAN 
GEN AT GAN Sian SE (das PBS SISA EA E 


Sad ASA ab alta KEK 


4906. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj ia berkata: Telah 
mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Zainab binti Abu Salamah 
telah mengabarkan kepadanya dari Ibunya yakni Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bahwasanya: Ada seorang wanita dari Bani Aslam yang biasa dipanggil 
Subai'ah. la memiliki suami dan wafat sementara ia dalam keadaan hamil. Lalu ia pun 
dipinang oleh Abu As Sanabil bin Ba'kak, namun ia menolak untuk menikahinya. la berkata, 
"Demi Allah, wanita itu tidak boleh menikahinya hingga masa iddah yang terakhir berakhir. 
(maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukan setelah melahirkan). Maka wanita itu pun 


menunggu selama sepuluh hari, lalu ia datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
maka beliau bersabda: "Menikahlah dengannya (maksudnya boleh nikah setelah melahirkan, 
tidak menunggu empat bulan sepuluh hari). 


Kalasan DES oa Wa Pte BUS S یی‎ SEN Na 
kasa: > R as KANGA yet TS SMA عن امه أنه كُتَبَإِلَ‎ 


pie Í SA Gan 


4907. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair dari Al Laits dari Yazid bahwa Ibnu 
Syihab pernah menulis kepadanya bahwa Ubaidullah bin Abdullah telah mengabarkan 
kepadanya, dari bapaknya bahwa ia telah menulis kepada Ibnul Arqam untuk bertanya 
kepada Subai'ah Al Aslamiyyah tentang fatwa yang telah disampaikan kepada oleh Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Subai'ah berkata, "Beliau berfatwa padaku bahwa jika aku 
telah melahirkan, maka aku boleh menikah." 


Basa 4 


Ta E e si D 
gis: SE Gala sae: صل اله‎ AJ 33 CITA YAA TANI 
2-6 sd 


4908. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Oaza'ah Telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Al Miswar bin Makhramah bahwasanya: 
Subai'ah Al Aslamiyyah melahirkan beberapa hari setelah suaminya wafat, lalu ia pun 
menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan meminta izin untuk menikah. Maka beliau 
pun mengizinkannya. 


Bab: Kisah Fatimah binti Oais 


r 


kera‏ س ا 
NA AIN‏ من بن NANGEN SN‏ 
الى Oa‏ ل د A39‏ وهو JS IKI pal‏ 
ARSA Atase AJ‏ من AAN‏ علبي AA ATI‏ 


2 


Sh A3 3819 AIA SINGA NENG abis abi, AWIG ANG تلغك‎ 


A 


Ak g 


EN pan Japane 


4909. Telah menceritakan kepada kami Isma'il Telah menceritakan kepada kami Malik dari 
Yahya bin Sa'id dari Al Qasim bin Muhamamd dan Sulaiman bin Yasar bahwa ia mendengar 
keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Sa'id bin Al 'Ash menceraikan anak wanita 
Abdurrahman bin Al Hakam, lalu Abdurrahman pun memindahkannya. Maka Aisyah Ummul 


Mukminin mengirim surat kepada Marwan bin Al Hakam yang saat itu sebagai Amir 
Madinah, "Bertakwalah kepada Allah dan kembalikanlah ia ke rumahnya." Marwan berkata, 
Di dalam hadits Sulaiman disebutkan: "Sesungguhnya Abdurrahman bin Al Hakam telah 
mengalahkanku." Al Qasim bin Muhammad berkata, "Tidakkah sampai kepadamu berita 
tentang Fathimah binti Oais?" Wanita itu berkata, "Tidaklah akan mencelakaimu, kalau kamu 
tidak menyebutkan hadits Fathimah." Maka Marwan bin Al Hakam berkata, "Sesungguhnya 
pada dirimu terdapat keburukan. Karena itu, cukuplah keburukanmu antara dua hal itu." 


AAA ha Ea JAM IE EA SS IK SAS ME ASASI 
SN P KANG EA 


4910. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdurrahman bin Al Qasim dari 
bapaknya dari Aisyah bahwa ia berkata, "Ada apa dengan Fathimah, tidakkah kamu takut 
kepada Allah." Yakni terkait dengan ungkapannya, "Tidak ada tempat tinggal dan tidak pula 
nafkah." 


Ten ma حم بن‎ naa, Me حَدَتْنَاابْنُ‎ En ES 


EG -47 r AA ترا‎ 2 A 
5 


Ku SN پش ألم ري ٳ‎ Si 
ادا آي‎ 5 A هيس فافز کر‎ AKA مَاصَنَعَتَكَالَأَكَمَ مَسَمَعِى في قَوَ ل‎ 
Sa is 2053 NG Kab ES dh SAN KAA KE AIA p 


FE Ga NG ASIN على‎ 
4911. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Abbas Telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Mahdi Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdurrahman bin Al Qasim dari 
bapaknya bahwa Urwah bin Az Zubair berkata kepada Aisyah, "Tidakkah kamu melihat 
Fulanah binti Hakam yang telah diceraikan oleh suaminya." Maka Aisyah pun keluar seraya 
berkata, "Alangkah buruk apa yang telah diperbuatnya." Urwah bin Zubair berkata, 
"Tidakkah Anda mendengar ungkapan Fathimah?" la berkata, "Sesungguhnya dalam 
ungkapan itu tidak ada kebaikan baginya." Ibnu Abu Zinad menambahkan dari Hisyam, dari 
bapaknya; Aisyah mencela dengan celaan yang sangat dan berkata, "Sesungguhnya 
Fathimah saat itu berada di tempat yang tandus, lalu keberadaannya pun dikhawatirkan. 
Karena itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan rukhshah padanya." 


pad 
2 2 0 ... حت‎ 
بس‎ 


Bab: Wanita yang ditalak, kemudian saat berada di rumah suaminya dikhawatirkan 
akan diserang... 


- 
ANEH AS 57 ور‎ Fa 


MEN حَدَّدْنِي‎ 
aab عَل‎ 


A 


WiKi PE MA gA 


4912. Telah menceritakan kepadaku Hibban Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah 
mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Urwah bahwa Aiysah 
mengingkari hal itu atas Fathimah. 


Bab: Firman Allah "...Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 
Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat..." 


9 “7 - - ga - 5 - Z -3 JA 2 ر م‎ > 5 2 - 
دِعَنْعَايِسَدَرَضِيَ الله‎ a لم رات‎ kata O 
WI KS Le اب‎ EA) فر‎ AA AE API KE ISSN JA IEEE 


Gl AN AA FA 33 seiko Mean ANGE 
4913. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata: 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam hendak nafar (kembali dari Muzdalifah ke Madinah), 
dan tiba-tiba Shafiyya berdiri di depan pintu tendanya dengan penuh kesedihan. Maka 
beliau pun bersabda padanya: "Uhh,,, sesungguhnya kamu benar-benar telah menahan 
kami. Apakah kamu telah melakukan thawaf di hari kurban?" la menjawab, "Ya." Beliau 
bersabda: "Kalau begitu, maka berangkatlah." 


Bab: Firman Allah "...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa 
menanti itu..." 


PAN APA حفط‎ asi jaag EET io PAG KENENG 


4914. Telah menceritakan kepadaku Muhammad Telah mengabarkan kepada kami Abdul 
Wahhab Telah menceritakan kepada kami Yunus dari Al Hasan ia berkata: Ma'gil telah 
menikahkan saudara perempuannya, lalu sang suami menceraikannya dengan talak satu. 


0 عر كل 2ور 4 و22 2 4 4 4 2 25 4 

(3 SEA EN AS BE A aaa SS EME AS KAM ASN bas 
AS سعيد عن فتادة حد‎ Pa ودد دين : 0 عبد‎ 
GB? UN “1 ال‎ > È ا‎ 2 KANAAN 727 AL + ELSA NK سار‎ $ 


d 


BAGAN ALI له إو‎ nggk TEJ AAA Pa SAN PECETE 
BANI LAN A PARA AMI Aan AA 
A AINS 


4915. Dan Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Abdul A'la Telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah Telah 
menceritakan kepada kami Al Hasan bahwa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar berada di 
bawah seorang laki-laki, lalu laki-laki itu pun menceraikannya dan berpisah dengannya 
hingga masa iddahnya habis. Kemudian laki-laki itu meminangnya kembali. Maka Ma'qil pun 
marah dan menolak pinangan itu dan berkata, "Ia menceraikannya padahal ia mampu. Lalu 
ia mengkhithbahnya kembali." Akhirnya ia menghalangi ruju' antara keduanya. Maka Allah 


menurunkan ayat: "WA IDZAA THALLAOTUMUN NISAA' FABALAGHNA AJALAHUNNA FALAA 
TA'DLULUUHUNNA.." (OS. Albagarah 232), hingga akhir ayat. Lalu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun memanggilnya dan membacakan ayat itu kepadanya. Akhirnya ia pun 
meninggalkan keangkuhannya dan meneriman ketentuan Allah. 


EA 


PN PEN en EA AS AS SIS 


AAS PS Alan JAWA pialang ATI AN IS aga AGE gak Ma حايص‎ 
Ine WALAU 31315 0 Seks bya gal SA PA عِنْدَمُحَيْصَدَأَخْرى ؛‎ Jane 
SEA انط ها لاء‎ A KEMAS 
a kê حرمت‎ BÉKÉS ya NI 


(re wa 


KUNA da gala Hata NABA BN دأو‎ AA AL دائ قال ابن تمه لو‎ Sa 


4916. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Nafi' bahwa Ibnu Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhuma menceraikan isterinya 
dalam keadaan haidl dengan talak satu. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
memerintahkan agar ia meruju'nya kembali lalu menahannya hingga ia suci, kemudian haid 
lagi dan menunggunya hingga ia suci kembali dari haidnya. Maka bila ia mau 
menceraikannya, maka hendaklah ia menceraikannya saat dalam keadaan suci dan sebelum 
menjima'nya. Itulah Al 'Iddah yang diperintahkan Allah, agar para wanita diceraikan pada 
masa itu. Dan apabila Abdullah ditanya tentang hal itu, maka ia kan berkata kepada salah 
seorang dari mereka, "Jika kamu menceraikannya dengan talak tiga, maka sungguh wanita 
itu telah diharamkan atasmu hingga ia menikah dengan laki-laki lain selainmu." Dan 
selainnya menambahkan: Dari Al Laits Telah menceritakan kepadaku Nafi' Telah berkata Ibnu 
Umar: "Bila kamu menceraikan dengan sekali atau dua kali talak, maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah memerintahkanku seperti itu." 


Bab: Merujuk wanita yang haid 


26 A ا 2 و و‎ 8 RAW 
AL ب جب‎ HB aan MASA SAS اهم‎ a 2 pG حَدَتْمَاحَجَا‎ 


pA 
2 


AGA la gala Pars BIS AN ARI تَدُوَهِيَ حايص‎ MA KN LIS من‎ 
SEN AE SAI EA Ola KAS A J3 által 


4917. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj Telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Ibrahim Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin Telah menceritakan 
kepadaku Yunus bin Jubair Aku bertanya kepada Ibnu Umar, maka ia pun berkata; "Ibnu 
Umar pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Maka Umar pun menanyakannya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan akhirnya beliau memerintahkannya agar ia 
meruju'nya kembali dan menceraikannya di permulaan masa iddahnya." Aku bertanya, 
"Apakah ia (isteri Ibnu Umar) menunggu masa iddah dari perceraian itu?" ia menjawab, 
"Bagaimana pendapatmu, bila ia memang benar-benar bodoh atau pandir (tak tahu)?" 


Bab: Wanita yang ditinggal mati suaminya beriddah selama empat bulan sepuluh 
hari 


Sa Me‏ بن بو PEN AI Sal BEE SEN AD USA a‏ بن ڪرم عن 


Lemak end م2 وه‎ 2 


KO na ia لوعن تين أي‎ a 


- 2 w 


A A 576‏ رو »۶ 0 2 5 2 Pa‏ 2 
ATAS Ba Sin‏ لم جين توق أبُوهَا أ بو aa‏ بَنُخَرَّب فَدَعَتٌ أمُحَبِيبَة بطيب 


sasa اكاك ىكاي‎ Jae aft ets Sa ban 


r 2 
4 4 


Na al LAN bs يه‎ Ma AE لاله صل‎ AAS AS 


Pa 
AP 5 5 ENG كم مسي وه‎ 
عقا‎ Aan SA dani Semi 
Z Z 


4918. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abdullah bin Abu Bakr bin Muhammad bin Amru bin Hazm dari Humaid bin Nafi' 
dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan tiga hadits ini kepadanya. Zainab 
berkata: Aku menemui Ummu Habibah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat bapaknya, 
Abu Sufyan bin Harb, wafat. Lalu Ummu Habibah meminta wewangian yang di dalamnya 
terdapat minyak wangi kuning yang sudah usang. Kemudian dari wewangian itu, ia 
meminyaki seorang budak wanita lalu memegang kedua belah pipinya seraya berkata, "Demi 
Allah, aku tidak berhajat sedikitpun terhadap wewangian, hanya saja aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang 
beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali karena 
kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari." 


MENARA فَمَسَّت‎ aks Lê SG حن نوو‎ UAN AG NGANA GENE 
4 i z 
JET ET يقو‎ PAR EN مول اض‎ SEKEN AE ama JUANG 


Iig AANG HB JA asa Es الوم ال خر‎ AL? ya BEAN 


4919. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) Zainab berkata: 
Aku pernah menemui Zainab binti Jahsy ketika saudaranya mati. Lalu ia pun megambil 
wewangian dan memegangnya seraya berkata: Demi Allah, tidaklah aku berhajat sedikitpun 
terhadap wewangian ini. Selain aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan 
hari akhir untuk berkabung terhadap mayit lebih dari tiga malam, kecuali atas suaminya, 
yakni selama empat bulan sepuluh hari." 


Ekhi‏ ترفك BATAM PANA AE sasa ASASI KARA‏ سول 
Sahasa KEN Jo NI JBS BA SGAS ál‏ 


A 0 LA 


Pera i UI ayak nata ANA Ape SISAN si 1 BAR RER KA 


رر 


MENYAPA GA KGT 


W daki 


Sena Dewo 23 BBB gana NG sS SBI NAN pah 


دوي 


P3 ED Ta 


14 


PA Si طابر‎ YG أو‎ Je AS PEKAN مر‎ SI ASIA 


A 


Z 
“1G A 


GA fe AE تُرَاجِعْبَعَدُمَاشَاءَت مِنَطِيبٍأَوَ‎ BE AA La BEN شي‎ 


wak بە قال تم م به ج‎ WA 
5 تفص بده لمش د‎ 


4920. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) Zainab berkata, 
Aku mendengar Ummu Salamah berkata, Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah 
shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak 
perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sementara matanya juga terasa perih. Bolehkah 
ia bercelak?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak." Beliau 
mengulanginya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sesungguhnya pada masa jahiliyah 
dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun." Humaid berkata: Aku 
bertanya kepada Zainab, "Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah 
setahun?" Zainab menjawab, "Maksudnya, bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, 
ia masuk ke dalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh 
menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau 
sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia mengusap kulitnya. Dan amat jarang 
ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi 
kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya 
berupa wewangian atau pun yang lainnya." Malik ditanya, "Apa makna Tanfadldlu bihi?" Ia 
menjawab, "Yaitu, mengusap kulitnya dengannya." 


Bab: Wanita yang ditinggal mati suaminya memakai celak 


وو و ر ر کر و 22 ومع Pui‏ 2 < 2 ل Bruto‏ 
SAH‏ ا يکاس A NGA agai KI‏ ا ا 


wi a 


dr gs D 2 IE ا فاقوا وق لديل‎ 


-Â - PA‏ و2 


A pe 3 ول‎ PU -, شه ب‎ Al AR < PU ES قد‎ 272 


d 
Z 7 - ba 
4 


A 
Z 
- Bu at « 


NA ANG a 


r 
- 


CS 
ÍK S s مِنْبالَوَالَيَوْم الآخر‎ ias AEA AN Ja NIS da ale 


kê HAN 4535 133 


4921. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah 
dari Ibunya bahwasanya: Ada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hingga 
orang-orang pun mengkhawatir kesehatan kedua matanya. Maka mereka mendatangi 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta izin bolehnya mencelak mata. Maka 


beliau bersabda: "Janganlah kamu bercelak. Sesungguhnya -pada masa jahiliyah dulu- salah 
seorang dari kalian berdiam diri dalam rumahnya yang paling lusuh. Setelah setahun berlaku, 
seekor anjing lewat, dan ia pun melemparinya dengan kotoran. Karena itu, janganlah 
bercelak hingga empat bulan sepuluh hari telah berlalu." Dan aku mendengar Zainab binti 
Ummu Salamah menceritakan dari Ummu Habibah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak halal bagi seorang wanita muslimah yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali atas suaminya, yakni empat bulan sepuluh 
hari." 


i و‎ AG £ A < A 2 16, 48 26 
عَطِيَّه يما أن نجذ‎ SAE Ani NASA BAE AA DESA دش‎ AA SS 
Pa 


y 
4 Aig PA 
2. PA a? ga 
CINA 
Z > 82 - 


4922. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Bisyr 
Telah menceritakan kepada kami Salamah bin 'Alqamah dari Muhammaad bin Sirin bahwa 
Ummu 'Athiyyah berkata, "Kami dilarang untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali 
terhadap suami." 


Bab: Wanita yang ditinggal mati suaminya menyisir rambut setelah selesai masa 
iddah 


A 
5 LA 22 


GENG béi kia FE NS NG NG é عبد‎ BAE ba 
y SAN SI A5 PAN oca AN 


See pa MA ESAI WAN a SERTA ES) Ú paak sa 
Fe Wiji ai SES كُسَتٍ أَطَفَارِوَ‎ Paud 
4923. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdul Wahb Telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah ia berkata, "Kami 
dilarang untuk berkabung atas mayit lebih dari tiga hari kecuali atas suami, yakni empat 
bulan sepuluh hari. Kami tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai wewangian dan tidak 
pula memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan. 
Pada masa suci kami telah diberi keringanan, yakni ketika salah seorang dari kami telah 
mandi bersih dari haidnya, maka ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang 
dipergunakan untuk kemenyan dan obat yang sering dinamakan gusth atau minyak wangi 
Azhfar." Dan kami juga dilarang untuk mengikuti jenazah." 


Bab: Wanita yang ditinggal mati suaminya mengenakan pakaian yaman 


A 


[WA] KNA‏ بد کين EA NE S‏ شام عَنَ AS‏ قات اللي 
SEMEN Para AI ea isi AN Jt Na sade ke bi)‏ 3 


£ Pa ra 


Ran حَدَّتْنَاهِمَامْحَدَ‎ LEG a EN Ó gaai FAAEE 


ر ر KAWA‏ له م Mena “SA SN laa‏ و 
IN AS Vo asas ALIA aa kN Sa‏ طهر هاإداطهرت 


is Jadah‏ قال اپو PAS‏ ت مَل PN‏ روالقافور 
Telah menceritakan kepada kami Al Fadllu bin Dukain Telah menceritakan kepada‏ .4924 
kami Abdus Salam bin Harb dari Hisyam dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah ia berkata, Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Tidak halal bagi seorang wanita‏ 
yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung lebih dari tiga hari kecuali‏ 
terhadap suaminya. Maka ia tidak boleh bercelak, tidak boleh memakai pakaian yang‏ 
berwarna (bercorak) kecuali pakaian yang terbuat dari bahan dedaunan." Dan Al Anshari‏ 
berkata: Telah menceritakan kepada kami Hisyam Telah menceritakan kepada kami Hafshah‏ 
Telah menceritakan kepadaku Ummu 'Athiyyah ia berkata, Nabi shallallahu "alaihi wasallam‏ 
melarang: "Dan janganlah ia memakai wewangian kecuali pada akhir masa sucinya. Dan jika‏ 
ia telah suci, ia boleh memakai potongan kecil dari dahan yang dibuat kemenyan dan obat‏ 
yang sering disebut gusth atau minyak wangi azhfar." Abu Abdullah berkata: Al Qusth dan Al‏ 
Kust adalah seperti Al Kafur dan Al Oafur (maksudnya dalam kesesuaian huruf gaf dan kaf).‏ 


Bab: Firman Allah "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya 
(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari..." 


هبه وره كك ود 34 


SS رَو حبن‎ CA ata حَدَكْنِي إِسَحَاقُ‎ 
و‎ Log WA ANG PEDEL رر‎ KA sass 7 
Ga WAKANE قال گا‎ 15 oaii KN 


567 


AN 2. sn retak + ag “17 MT OPE KA PAR 
AN Jang GG اذو لجاز‎ Ms Gay 29556 
Ash NGA مَعْوُوفٍ)‎ baba BI gara la £ pa Pb 
IK AL 2 ر‎ EA MTA ٥ الم‎ 10 MAWA be PA ot : 3< Kakan KAN 
قول‎ sgia pi d ee ءت فو‎ a Sa a a PGA 


PA 


ás )ای کا ھی واي اا‎ MEI HA ISA 
abah BISA KAMI AA KAA عاذت هزو ال‎ ASAL JE jana : 


IM 


Sa áe a y AAA ES HE IKAN 


P 


As 


« AE aa كك‎ ; ana 


WA 
ws AN DE TKA Ke: 
Ii فتعتد حيث‎ | 


4925. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Manshur Telah mengabarkan kepada kami 
Rauh bin Ubadah Telah menceritakan kepada kami Syibl dari Ibnu Najih dari Mujahid terkait 
dengan firman Allah: Dan orang-orang yang meninggal diantara kalian dan meninggalkan 
isteri (AS. Albagarah 240), dahulu iddah yang dilakukan seorang isteri di rumah suaminya 
adalah wajib, lantas Allah menurunkan ayat; "WALLADZI YUTAFFAUNA MINKUM WA 


YADZARUUNA AZWAAJAW WASHIYYATAL LIAZWAAJIHIM MATAA'AN ILAL HAULI GHAIRA 
IKHRAAJ FAIN KHARAJNA FALAA JUNAAHA 'ALAIKUM FIIMAA FA'ALNAA FII ANFUSIHINNA 
MIM MA'RUUF." "Dan orang-orang yang meninggal diantara kalian dan meninggalkan isteri, 
hendaklah menyampaikan wasiat kediaman isteri dan nafkah kepada isterinya selama 
setahun dengan tidak menyuruh mereka agar keluar, namun jika para isteri yang ditinggal 
suaminya itu keluar rumah, maka tiada ada dosa bagimu atas perbuatan yang mereka 
lakukan' (QS. Albagarah 240). la menjelaskan, "Allah menjadikan kesempurnaan sunnah 
adalah selama empat bulan dua puluh hari, sebagai wasiat. Bila ia mau, maka oleh boleh 
tetap pada wasiatnya. Dan jika tidak, ia boleh keluar. Itulah yang dimaksud dengan firman 
Allah, "GHAIRA IKHRAAJ, FA'IN KHARAJNA FALAA JUNAHA 'ALAIKUM (dengan tidak 
menyuruh si isteri untuk pergi, jika isteri itu pergi, maka tidak ada dosa atas kalian), Yakni, 
masa 'Iddah sebagaimana yang diwajibkan atasnya. 'Atha' berkata, Ibnu Abbas berkata, Ayat 
ini dinasakh (dihapus) bahwa ia melalui masa iddahnya di rumah suaminya. Karena itu, ia 
boleh melalui masa iddahnya di mana pun ia mau." Dan firman Allah Ta'ala: "Ghaira 
Ikharaaj" Ahta' berkata, Bila ia mau, maka ia boleh melalui masa iddahnya di rumah 
suaminya atau berdiam pada washiyatnya. Dan bila ia mau, ia boleh keluar karena firman 
Allah: "FALAA JUNAAHA 'ALAIKUM FIIMAA FA'ALNA FII ANFUSIHINNA." (Maka tak ada dosa 
atasmu atas perbuatan yang mereka lakukan) Atha’ berkata: Kemudian turunlah ayat 
warisan dan terhapuslah As Sukna (tempat wanita berdiam), hingga ia pun boleh beriddah di 
mana pun ia suka, dan tidak ada tempat tinggal baginya. 


Bb 3 NE Se رِو‎ AE SEE SAW Lan? Ni A NASA ANA 
- A 


22 ل‎ a 2 77 TA IANA 2 2 و هت‎ PG 2 (99 > 
.. .. r . يفا‎ +» A "e +» ٠ و‎ 
ب بطب سج‎ ES ap حي‎ 0 a ME E A کور نکب یت‎ 


; SEE o A KE a 


2 


4926. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Abdullah bin 
Abu Bakr bin Amru bin Hazm Telah menceritakan kepadaku Humaid bin Nafi' dari Zainab 
binti Ummu Salamah dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan bahwa ketika berita kematian 
bapaknya sampai padanya, ia minta diambilnya wewangian dan berkata, "Aku tak berhajat 
untuk memakai wewangian sekiranya aku tak mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 'Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk 
berkabung lebih dari tiga hari kecuali terhadap suaminya, maka ia berkabung selama empat 
bulan sepuluh hari." 


Bab: Mahar untuk wanita pelacur dan nikah yang rusak 


E IA IE AN AN en Pap JAH Ag Es‏ ڪا ي کر EK KE‏ بي مَسْعُو دِرَضِيَ 


pa 


IM 


SI AA NN IE عنمن ا ڪلپ و‎ e Jagalah ال‎ feté GIE SAN 


4927. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri dari Abu Bakr bin Abdurrahman dari Abu Mas'ud radliallahu 'anhu, ia 


berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang untuk memakan hasil keuntungan dari 
anjing, dan dukun dan pelacur. 


nari pura NILAI pe Ka عبناي‎ PASI KA SAT AS 
Ga AN GA الْبَغِيَ‎ ai و‎ E کل الر باو م و‎ GAS JALAN 9 


4928. Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Su'bah Telah 
menceritakan kepada kami 'Aun bin Juhaifah dari bapaknya ia berkata: "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah melaknat Al Wasyimah (wanita yang mentato) dan Al Mustausyimah 
(wanita yang meminta untuk ditato), orang yang memakan riba, dan orang yang memberi 
dari hasil riba. Dan beliau juga melarang untuk memakan hasil keuntungan dari anjing, dan 
pelacur. Kemudian beliau juga melaknat para tukang gambar." 


SA E Taja Sis‏ لكات عن ا An ee‏ التي ها 
بن محمد بن عن ا ی حار کنا ی ر یر بن 
ARA‏ گس May‏ 


4929. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ja'd Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah 
dari Muhammad bin Juhadah dari Abu Hazim dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah melarang untuk mempekerjakan budak wanita. 


Bab: Mahar wanita yang sudah digauli, bagaimana mengumpulinya, atau 
mentalaknya sebelum menggaulinya 


LEE HE SN SEL a 
A 23 Ola دب يب فا بي‎ 
A 


NG Yk MA MULUT du -2 A BA 5 Pd A 
OMAE 5 JL جل‎ MIGIGSISSA Ni ai فَقَالَيِعَمَمُو‎ 5 
BAS PE كنك‎ PASS 


Ne 
kista 

X 

LAN 


4930. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah Telah mengabarkan kepada kami 
Isma'il dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar 
mengenai seorang laki-laki yang menuduh isterinya berzina. Maka ia pun menjelaskan: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah memisahkan antara dua orang Bani 'Ajlan dan beliau 
bersabda: "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah sorang dari kalian adalah dusta. 
Apakah di antara kalian ada yang mau bertaubat?" namun keduanya enggan dan menolak. 
Beliau bersabda lagi: "Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian 
adalah dusta. Apakah di antara kalian ada yang mau bertaubat?" keduanya tetap engan, 
maka beliau memisahkan antara keduanya. Ayyub berkata: Amru bin Dinar berkata padaku: 
Di dalam hadits terdapat sesuatu yang tidak kamu ceritakan. Lalu ia pun menyebutkan: Laki- 
laki itu berkata, "Lalu bagaimana dengan hartaku?" beliau bersabda: "Jika kamu jujur, kamu 
telah menggaulinya. Dan jika kamu dusta, maka hal itu tentulah lebih parah lagi." 


Bab: Pemberian Cuma-Cuma untu yang belum ditentukan nilai maharnya 


وم 2745 


PIAM و‎ KE bi NÈNG yan KAS 
INI gan E NGAEN Jaa NG GEN GA 
MOS LAS كُنْتَ‎ BI aga BA EA PES قا لا مَالَكَكَنَ‎ IL 


4931. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Amru dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda kepada Al Mutalaa'inaini (dua orang suami-isteri yang saling menuduh berzina 
kepada satu sama lain): "Hisab kalian berdua adalah terserah kepada Allah. Salah seorang 
dari kalian telah berdusta. Karena itu, tidak ada jalan lagi bagimu untuk kembali ruju' 
padanya." Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku?" beliau 
bersabda: "Tidak ada bagian harta untukmu. Jika kamu berkata benar atasnya, maka mahar 
yang telah kamu berikan adalah sebagai penghalal farjinya. Dan jika kamu dusta, maka hal 
itu tentulah lebih parah." 


Kitab: Nafkah 


Bab: Keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga 


PERAN MAAN NETAH KASI IG AR LATIF Sr TAN PAMA Ti آ ھی ا ی‎ TAN 
د الم بداللوبن يز يداد نصاريعن‎ a a مبن ابي إياس‎ 


روو عع 
... , + وه 


ANE BA ye EGA pagi‏ صل AE‏ سام قال GEN)‏ لملم َه 


"s 
zr 4 2 Z A و‎ r 
BALAS هو يحتسا‎ pak عل‎ 
ا‎ 


4932. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu 
Mas'ud Al Anshari maka aku berkata: Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, 
maka baginya hal itu adalah sedekah." 


E 


ر يم 2 ANG‏ ر P‏ ا ر و Ks 2 Cu‏ 2 ور م و ب 1 
Was‏ إسماعيل قال sas‏ مالك عن أب SEA‏ بيهر ير 253 Ioi NAN‏ 


2 7 هورم KN 2 Deh Le F‏ ل 
AL jaa a‏ قال قال SAE GAS NGANG GAN‏ 


4933. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata; Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya, Allah berilah rezeki. Wahai Ibnu Adam 
berinfaklah, niscaya kalian juga akan diberi rezeki." 


4 Z DN A < Pad 4 4 4 a WK 4 70 
WA = IIS NU ERBER LENSA Si حدنتا یک‎ 


9 


PAN JAN AE ST Jani BABA الْأَرَمَلََوَالْمسَكِين‎ ai 
JA 


4934. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah Telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Tsaur bin Zaid dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang memberi kecukupan kepada para janda dan orang- 


orang miskin, maka ia seperti halnya seorang mujahid di jalan Allah atau seorang yang 
berdiri menunaikan qiyamullail dan berpuasa di siang harinya." 


9 کو و و 2 0 A‏ 

KE سَعْدِعَنْسَعْدِرَضِي‎ a اهِيمَعَنعَامِرِ‎ ana ANA A gh حَدَتْمَامْحَمَدَبَنْ كثيرأ‎ 
a z 

9 zuz - 0 - و‎ 4 - AA AA او و راس ار‎ LA EAS 

A 8? GAK za CSA ANG ير سىس بس‎ Balas ÎÛ > دن‎ £ 4 

BEA AS aka AN AS 596 Un A BA A ME : MIME sY Í ANAE 


A 


LA 


Ja séi fago, SA Pb IBL aga sebaga Pr 


04 Tua tan SAS لله كه‎ 
GILA بك‎ en سو‎ ago لَه‎ 


4935. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari Amir bin Sa'd dari Sa'd radliallahu 'anhu ia berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengunjungiku ketika aku jatuh sakit di Makkah. 
Kukatakan pada beliau, "Sesungguhnya aku memiliki harta. Haruskah aku mewasiatkan 
seluruhnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi, "Ataukah setengah darinya?" 
beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi, "Ataukah sepertiga darinya?" beliau 
menjawab: "Ya, sepertiga. Namun sepertiga adalah sesuatu yang banyak. Lebih baik bila 
kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu 
meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mengharap-harap apa yang ada di tangan 
manusia. Dan seagala yang kamu infakkan, maka hal itu adalah sedekah bagimu, bahkan 
termasuk sesuap makanan yang kamu suapkan pada bibir isterimu. Dan semoga Allah 
mengangkat derajatmu sehingga banyak orang mengambil manfaat darimu dan yang lain 
mendapat madharrat." 


Bab: Kewajiban memberi nafkah kepada keluarga 


agensi Gea ya حَدَكمَا م‎ CA Pe NAS Gi Sis ah A 3 Za ea 


22 0 


MEI pa KAI 2235 SAN JAR يَهوَسَلَم‎ 2 PARK KEK 
وَاسْتَعْمِلْنِي‎ abasa sis La 5 aal AAN ANG SI SL 


A 


MAAN IS AS AA مدعي‎ gana وقول الا‎ 
1.93 < 5 > > < 2 م‎ 
ii gha كب‎ AA Gas 


4936. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah menceritakan kepada kami 
bapakku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Abu 
Shalih ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Hurairah radliallahu "anhu, ia berkata: 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang 
meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada 
tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, 
seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu 
menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau 
menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, 
kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, 


apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam?" ia menjawab, 
"Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah." 


Kakan can 5 Tama mma Sta قر‎ ARE” o 
iti كان‎ CEER, a AN AN PA 3 عار ناسيب ڪَنا ي هر‎ 


BAANG E‏ ول 


1 


= 


4937. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata; Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid bin 
Musafir dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik sedekah adalah setelah kecukupan terpenuhi. Dan 
mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." 


Bab: Seorang suami menahan nafkah keluarganya selama setahun 


SEA RN ITE Sasa IEEE PLS MAA RSA حَدَدْنِي‎ 
E a ANGEN AS PSAS SANA الوَجُلِ‎ 
KS ka AE صل‎ ANUS AAN PA AG 
سَنَتوِمْ‎ PARI 3S SMAN KISS 


4938. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada kami 
Waki' dari Ibnu 'Uyainah ia berkata: Telah berkata kepadaku Ma'mar Telah berkata kepadaku 
Ats Tsauri: "Apakah kamu pernah mendengar tentang seorang laki-laki yang mengumpulkan 
makanan untuk persediaan selama satu tahun atau setelah tahun bagi keluarganya atau?" 
Ma'mar berkata, Ia tidak menjawabnya. Kemudian aku pun menyebutkan hadits: Telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Syihab Az Zuhri dari Malik bin Aus dari Umar radliallahu 
'anhu, bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam menjual pohon kurma Bani Nadlir dan 
menyimpan makanan untuk persediaan selama setahun bagi keluarganya. 


BU pe gka kist i SIS EN SALE t ع‎ a 
Jetis $ EEEIEE AAE IKEA AS Ée 


JURI eka Je a ya ea ALA BIASA yu 
ESA ASN KAH AKE قاذ‎ SS Ss 7 AN KIS NG ga MAE 27 NG BES 


NGA NGENE خلا س لماو‎ Kh ga RA LAN قَقَالَلِعْمَرَ‎ AH 53 
Ka مدي افص‎ SAN AGA LA Jah Mean Sen ali 
Jas HAN jaban MAL A KAS Pe وار‎ 


KEN a A jg ر مم‎ A E, 4 AN ANA 0 
KIA SANI درسو‎ KES BUS Nasa ۶ وولا ا‎ AR 


NA 


e toe 2 م‎ y Fa A ل‎ NGE ANG ANGEN Pen 2. ر ر‎ 
PLS JB SLS غم عل علو عباس قال‎ BB قال ذلك‎ Lah وَسَلَّمْتَفْسَهُكَالَالوَ‎ 


RIALA‏ و ر 


GG Hut داس عر سخ ع‎ LB AS 2. e ا و رد ا‎ 
GL AN ng 53 a ES قال ذلك قالا‎ A3 AA SAI gan) 
pa A 5 P P P y 


G1 


Kea يُعَطِه أ حَدَاغَيرَمْقَالَ‎ ap AJ nga PMS KPA رسو‎ SIS 


BG ARE DN NY sae Rr Ata Pas 


9 WA سل‎ 56 Wd TA 2, A 4 > ا وداب‎ ES 2 
HS كموهاة‎ Pe AAU SEN sat AS ga paska 
aa. sS 26 12 4 م ر كر وي‎ 21234 EEA ر و‎ 4 AK 7 ر‎ a 
nu AR عل‎ GAN ea a E حى قي مادا امال قان ر سول ال صل‎ 
A 4 ا اور‎ E 7 5 وا افرط واي اير‎ A NARA رع‎ 76 

aa EN TAI Ga JASA JUAN ES Gas الما ليا خد‎ 


A ہر‎ NG E (s7 ر م‎ A 2 KAU Azz < ANK 6 و‎ 
z 
A 


IEE g CL Ka ير کر‎ AEA gt 
kolada A آئا و ليسول‎ NG PN الَمُعَلَيَهِوَسَلَم‎ SRS 56 


rd 


NW 


A d 


Wita AS BEI ia Ka Saka AIA pe لاله‎ Aa 
TG 247 £ us 03 z. اس‎ 7 3 - - Lana ارو‎ ss Tg ر ص‎ 
JAE وی بار ر اشد اتوق الاجا بكر‎ EBT MS GS KG 


A 4 


Z G‏ - و4 


4 2. f Z و‎ A ےر‎ e < 0 A 3 
KIE فيا بِمَاعَمِلرَسُولَاللَوصَلَ‎ KE ES AAS NG س لم وا ي‎ a Je A 


ص 
A - @ 2‏ ص عو 
لس كر كير سم A‏ دور PELAN AKCHA‏ داج 6 22 fag‏ < ركهت هماهم 
٠ 535 4 7 E‏ $ < 8 
sg ep SEA 3‏ وَاحدة و Md AU, AS YAN‏ 


Zar 


NK‏ عي > se i‏ ام $ AP a) AAL F,‏ ا 2 RR‏ د م 
aja‏ نصیب Al‏ اتو من بيبَافقلت إنْشتتمادفعته ! ES AN AC‏ 


2 - WA 7 P ر‎ Z و‎ lar Z 
رداصم‎ -s$ 5 ANA Ne 212A% اسم ر س ر‎ .. PIAM ار‎ 
3 S بمَاعَملبەفىپاآبو‎ SA لاله صل‎ a مِيكَاقَهُلَتَعَمَلَانِفِيبَا‎ a 
Led رم 7 سر‎ Ld 2 - 272 W A ر‎ 0 wA 2 
GG US LAKON KA Su ANG By JA LAKA DO YANG 
AL > E 5 Nb 2 2 ی ا‎ 
7 ور‎ e << TA BA “Te AK, 2 AEA 17 A ر 6 کور‎ AN 
4) PUS أذنشد‎ JUS َو عباس‎ JE قال فأقبَل‎ AA MISAL K5 آنشد كم با لهل‎ 
Z 
4 A 
علوم دار‎ AI MLAKOLA LI ا‎ ALA KANANG LK YA NG 
A Ba SIN BAG nta an AS TEE WG SA) Wis هَل‎ 


2765 
BELLA GALÊNG کو‎ La MG EA ai 
38 ذلك حَتَى تقوم السَّاعَةفإِنَّعَجَرَ‎ né قضي فيا‎ 3119 

Kan Na 

“NC ya 

LS 


4939. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Al Laits ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ugail dari Ibnu Syihab ia berkata: 
Telah mengabarkan kepadaku Malik bin Aus bin Al Hadatsan dan bahwasanya Muhammad 
bin Jubair bin Muth'im menyebutkan suatu hadits padaku. Maka aku pun pergi menemui 
Malik bin Aus dan bertanya padanya. Maka Malik berkata: Aku pergi hingga bertemu dengan 
Umar. Lalu pelayannya pun menemuinya dan berkata pada Umar, "Apakah Anda 


n 


mengizinkan Utsman, Abdurrahman, Az Zubair dan Sa'dari untuk masuk?" la menjawab, 
"Ya." Lalu sang pelayan mengizinkan mereka masuk dan mereka pun mengucapkan salam 
kemudian duduk. Sang pelayan kembali menutup dan berkata pada Umar, "Apakah Anda 
juga mengizinkan pada Ali dan Abbas" Umar menjawab, "Ya." Pelayan itu pun mengizinkan 
keduanya masuk. Dan ketika kedua masuk, keduanya pun mengucapkan salam dan duduk. 
Kemudian Abbas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah perkara antara aku dan 
orang ini." lalu Utsman berserta kelompoknya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, berilah 
keputusan antara mereka berdua dan istirahatkanlah yang satu dari yang lainnya." Maka 
Umar berkata, "Aku menyumpah kalian dengan nama Allah yang dengan-Nya berdirilah 
langit dan bumi, sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
'Sesungguhnya kami tidaklah mewariskan. Dan apa yang kami tinggalkan adalah harta 
sedekah.' Yang dimaksud oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah dirinya sendiri. 
Ar Rahth (sekelompok orang itu) pun berkata, "Sesungguhnya beliau telah mengatakan hal 
itu." Kemudian Umar menghadap ke arah Ali dan dan Abbas dan berkata, "Aku 
menyumpahkah kalian dengan nama Allah, apakah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam telah mengatakan hal itu?" keduanya menjawab, "Ya, beliau 
telah mengatakan hal itu." Selanjutnya Umar berkata, "Aku menceritakan kepada kalian 
mengenai perkara ini. Sesungguhnya Allah telah mengkhususkan untuk Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di dalam harta ini dengan sesuatu yang belum pernah Dia berikan kepada 
orang lain selainnya. Allah berfirman: ''MAA AFAA'ALLAHU 'ALAA RASUULIHI MINHUM 
FAMAA AUJAFTUM 'ALAIHI MIN KHAIL.' (OS. Alhasyr. 6).Hingga firman-Nya: 'OADIIR.' Maka 
harta ini adalah murni untuk diri Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Dan demi Allah, 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dahulu tidak pernah memberikannya kepada selain 
kalian (ahlu bait) dan tidak pula beliau lebih mementingkan dirinya sendiri daripadsa kalian. 
Sesungguhnya beliau telah memberikannya dan menyerahkannya pada kalian, hingga 
darinya tersisalah harta ini. Dulu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi nafkah 
tahunan kepada keluarganya dari harta ini, kemudian sisanya beliau ambil dan 
menjadikannya sebagai harta Allah. Begitulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengisi 
menjalani kehidupannya. Aku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah kalian 
mengetahui hal itu?" Mereka menjawab, "Ya." Umar kemudian berkata kepada Ali dan 
Abbas, "Aku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah kalian juga tahu akan hal itu?" 
keduanya menjawab: "Ya." Umar melanjutkan, "Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
wafat dan berkatalah Abu Bakar, 'Aku adalah wali Rasulullah." Maka Abu Bakar pun 
menanganinya. la mengelolanya sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Dan ada pun kalian berdua -Umar menghadap ke arah Ali dan Abbas- 
menyangka bahwa Abu Bakar adalah begini dan begitu. Demi Allah, sesungguhnya dala hal 
itu Abu Bakar adalah telah bertindak benar, berbuat baik dan juga rasyid berada di atas 
kebenaran. Kemudian setelah Abu Bakar Wafat, aku pun berkata, 'Aku adalah wali Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam dan Abu bakar." Sehingga aku pun menanganinya selama dua 
tahun. Aku mengelolanya sebagaimana yang telah diperbuat oleh Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kemudian kalian berdua bersepakat mendatangiku. Kamu 
(Ibn Abbas) mendatangiku untuk meminta bagianmu dari anak saudaramu (maksudnya 
Rasulullah), dan yang ini (Ali) juga mendatangiku untuk meminta bagian isterinya dari jalur 
bapaknya (maksudnya Rasulullah). Maka aku katakan, Jika kalian mau, maka aku akan 
menyerahkannya pada kalian berdua dengan satu catatan, bahwa di atas kalian berdua 
terdapat janji Allah. Kalian berdua benar-benar sadar akan apa yang telah diperbuat oleh 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam di dalamnya, dan juga apa yang telah diperbuat oleh 
Abu Bakar serta apa yang aku perbuat sejak aku menanganinya. Kalau tidak, maka janganlah 


kalian berdua berkata lagi padaku tentang harta itu, 'Berikanlah harta itu pada kami." 
Sehingga aku akan menyerahkan harta itu pada kalian berdua. Aku menyumpah kalian 
berdua dengan nama Allah, apakakah aku menyerahkannya pada keduanya?" sekelompok 
orang itu pun menjawab, "Ya." Kemudian Umar berpaling ke arah Ali dan Abbas seraya 
bertanya, "Aku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah aku menyerahkannya pada 
kalian berdua?" keduanya menjawab, "Ya." Umar berkata lagi, " Apakah kalian berdua 
memintaku keputusan selain yang telah kuutarakan tadi? Demi Dzat yang dengan seijin-Nya 
langit dan bumi tegak, saya tidak akan memutuskan peninggalan Rasulullah tersebut dengan 
keputusan lain hingga kiamat tiba, seandainya kamu berdua tidak mampu mengelolanya, 
tolong kalian berdua serahkan, dan saya yang akan menggantikan kalian berdua." 


Bab: Nafkah untuk isteri dan anak saat suaminya bepergian 


A 24 7 
LSA FF هاه ص دا‎ a ANGGITE KA BA Ea 
IA ma “SS 


aa 


m 2 As DNA NASA 2 5, 2 Q422‏ 5 3 سل 7 رر 
WA P 24‏ ا A‏ 5 
A A‏ 2 


4940. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mugatil Telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab Telah mengabarkan 
kepadaku Urwah bahwa Aisyah radliallahu 'anha berkata: Hindun binti Utbah datang seraya 
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Shufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. 
Berdosakah aku, bila aku memberi makan keluarga kami dari harta benda miliknya?" beliau 
menjawab: "Tidak. Dan kamu mengambilnya secara wajar." 


PNS GE BA TEA a MA SA 
o jaha PN KE Up َرَو‎ ya YAN LANG NG a saé AI 


4941. Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzag 
dari Ma'mar dari Hammam ia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang wanita menginfakkan 
sesuatu dari hasil jerih payah suaminya tanpa seizinnya, maka bagi suaminya itu adalah 
setengah pahala." 


2 KA 


Bab: Pekerjaan isteri di rumah suaminya 


en aii 2 LAN Pa Nagi PEN SA Aa Kena Kara 
SU EN a83, Fila SE An EN IS AMS jp EA Yen: 
Zaz AEA E LŠ ze Â 


KISS 36 Pei UA Kai هُرَقِيقٌ فلم د‎ MAY 
henas II SN و‎ EA SA IE کو م‎ AAN AAN 


Ker adu; 11 EOE AES ANIS طني‎ 


LÂ? م‎ Z 


SAP NGE‏ لاني نو GESEK‏ گیا SNN‏ فهو حير الَككُمَامِنَ حادم 


4942. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Al Hakam dari Ibnu Abu Laila Telah 
menceritakan kepada kami Ali bahwa Fathimah 'Alaihimas Salam datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengadukan tangannya yang mengeras karena menggiling. 
Fathimah pernah mendengar kabar bahwa nabi pernah mendapatkan budak, sayang, 
kebetulan ia malah nggak kesana. Fathimah pun menuturkan hal itu pada Aisyah. Ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, maka Aisyah pun menuturkannya. Kemudian 
beliau mendatangi kami yang pada saat itu kami sudah bersiap-siap untuk tidur, maka kami 
pun segera beranjak. Beliau bersabda: "Tetaplah pada tempat kalian." Beliau datang lalu 
duduk tepat antara aku dan Fathimah hingga aku merasakan kesejukan kedua kakinya. Dan 
beliau bersabda: "Maukah aku tunjukkan pada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang 
kalian minta? Bila kalian hendak beranjak ke tempat tidur, maka bertasbihlah tiga puluh tiga 
kali dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali serta bertakbir tiga puluh empat kali. Hal itu adalah 
lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu." 


Bab: Pembantu isteri 


BR NE aa, Fals Demen ea isa‏ بي 


EE jay ane SA HA GA ES بن أبي طالب‎ yii MENA 


2 


TANG‏ ك ماهو pa‏ مته Ke Nn ad‏ مَتَامِكِكَلَاكَاوَكلاذِينَوَتَحَمَدِينَاللَهَكَكَانًا 


w حم‎ 


NENG AL Ais Susan Wa IEEE 565 laa sa 


w‏ ر 


eiis en 


4943. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Ubaidulah bin Abu Yazid bahwa ia mendengar Mujahid 
berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan dari Ali bin Abu Thalib 
bahwasanya, Fathimah Alaihas Salam datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk 
meminta Khadim (seorang pembantu), maka beliau bersabda: "Maukah kamu aku 
beritahukan sesuatu yang lebih baik darinya? Bertasbihlah kepada Allah saat kamu hendak 
tidur sebanyak tiga puluh tiga kali, kemudian bertahmid tiga puluh tiga kali dan bertakbir 
sebanyak tiga puluh empat kali." Sufyan berkata; "Satu diantaranya adalah sebanyak tiga 
puluh empat kali, maka setelah itu aku tidak pernah meninggalkannya." Di tanyakan 
kepadanya, "Meskipun pada malam perang Shiffin?" la menjawab, "Meskipun pada malam 
perang Shiffin." 


Bab: Pelayanan suami untuk isteri 


r 
7 


z2 A Pa Pa 
7 يو ل واه > 2 ور و سس‎ 2 Z ور و‎ mr i RAE ےک ور دو‎ 
Ngan NGE Su EKA محمد بن عر عة دتتا‎ SAS 
A Z A 2 G 4 4 Z LA 
-A 004 IMS... "AL و و م م ارا م ىه‎ 2 4 04 PA وم‎ Bata PEN LA 


LA 
2 


d Sera 


A 


4944. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah Telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Al Hakam bin Utbah dari Ibrahim dari Al Aswad bin Yazid ia berkata; Aku 
bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha mengenai apa saja yang dilakukan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di rumah. Maka ia pun menjawab, "Beliau turut membantu pekerjaan 
keluarganya, dan bila beliau mendengar adzan, beliau pun keluar." 


Bab: Jika suami tidak memberikan nafkah maka isteri boleh mengambil... 


PWA 25. 


04 و‎ e < PA < A Par 42a? A ر‎ “5 
بِنَتَعْتَبَةَقَالتَ‎ Ken KE EGA Neni SE bai BEN SA as 
1 7 ان من‎ z 


. 


Tr 2 32.4 0 A : 2 54 A 4 Z 2 Ag KAWA 
Nga ea NUN A33 مَايَكفِينِي‎ pakani يَارَسُولَاللَهِإِنَأبَاسُفْيَاوَرَ جل ضحي ځ و َيس‎ 
SAI IA حُذِي مَايكفيك و‎ JE AAS 


4945. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari 
Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang 
pelit. la tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku 
mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: 
"Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu." 


Bab: Penjagaan isteri atas kehormatan dan harta suaminya 


LA LA 


Ga San 3 A و ر‎ { NAWA z ر يم‎ 4 P E APEVIA 
جعَنَأبي‎ E NEEN وسِعَنّ أبِيهِوَأبو‎ PSA an Sa عبد اله‎ pe AKA 


- > KAL aa Bar NG” - AN 2 و كس جك‎ A 1 ر‎ 
Pe NG as gas NAS Belas ME قال‎ ka pa êpe ANG AA 
GA NT ر وتو وو‎ - 2 27 {z E A ا 22% ا‎ AN 
Pera Dde لد ق صغ و‎ JEN an an 


4946. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari bapaknya dan Abu Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik 
wanita yang mengendarai Unta adalah wanita Ouraisy." Dan yang lain berkata: "Sebaik-baik 
wanita Ouraisy adalah sifat lembutnya terhadap anak di masa kecilnya, dan kepandaiannya 
menjaga harta suaminya." Dan sisebutkan pula dari Mu'awiyah dan Ibnu Abbas dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam. 


Bab: Memberikan pakaian yang pantas untuk isteri 


BE an BAE AA Un Aka it TA LEA una 


اس Juk LAN‏ 1 و كا و A, Ag‏ ي LT‏ لذ م م 
Z‏ 
PN Pra AN‏ 


4947. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Maisarah ia berkata: Aku 
mendengar Zaid bin Wahb dari Ali radliallahu "anhu, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan kain sutera padaku, maka aku pun memakainya. Lalu aku melihat 
kemarahan pada wajah beliau, maka aku pun segera memberikannya kepada isteri-isteriku. 


Ca 


Bab: Bantuan isteri untuk suaminya perihal anak 


Ge 


KU عن جَابر بيعب دال رضي‎ a EENS ددا ادر‎ AR 


Gala 


ge Sea TAS AAA اهر اكيبا قال لي‎ AU yy 
é تَصَاحِ‎ 5 YG 


A r 2? A 22 ra 


223 JENG TEE Ie مكيبا قلت‎ | SNG SEN 


ana (arang EA‏ اله هكو R28? Lugu. SAS‏ مخ م Ganas AL‏ مي 
TP senen Rn an LS AS‏ 
(IE HAHA LIS Se sA EN GAN‏ 


4948. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Amru dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, ia berkata, 
"Bapakku wafat dan ia meninggalkan tujuh orang anak wanita, maka aku pun menikah 
dengan seorang janda." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya padaku: 
"Apakah kamu sudah menikah wahai Jabir?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi: 
"Dengan gadits ataukah janda?" aku menjawab, "Dengan janda." Beliau bersabda: "Kenapa 
tidak dengan gadis sehingga kamu dapat bermain-main dengannya dan ia pun dapat 
bermain-main denganmu. Kamu dapat bergurau dengannya dan ia pun dapat bergurau 
denganmu?." Maka aku pun berkata pada beliau, "Sesungguhnya Abdullah meninggal, dan ia 
meninggalkan banyak anak wanita. Dan aku tak suka bila melahirkan anak-anak (yang tak 
terurus) seperti mereka. Karena itulah, aku menikahi seorang wanita agar dapat mengurus 
mereka." Maka beliau pun bersabda: "Semoga Allah memberi keberkahan padamu." Atau 
beliau bersabda dengan kebaikan. 


Bab: Nafkah suami yang miskin untuk keluarganya 


BEAN KE, NG MA AS ata KA A 37 * لذي‎ SAS 


2 s 2 Pa 


TEE Laba NG SALE صل‎ ANIES Si 


wi 
2 TANG 7 2 7 


Gah NG EA ين‎ AAN نري‎ NYA agya 


Par 


NGA يّنَ‎ YES Lia SA 29 AN AI AGS BAN IE Sat 


w 
pe 
ps: wa v o اي‎ 


n 


AL vd vd 
a aka و‎ AIA Me 
GIE SI Fa gan SA Kel AN In SA 
4949. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus Telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd Telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Seorang laki-laki datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Aku telah binasa." Beliau bertanya: "Karena apa?" 
laki-laki itu berkata, "Aku telah menggauli isteriku pada siang hari bulan Ramadlan." Maka 
beliau bersabda: "Kalau begitu, merdekakanlah seorang budak." Laki-laki itu berkata, "Aku 
tidak punya." Beliau bersabda lagi: "Kalau tak punya, maka berpuasalah dua bulan berturut- 
turut." Laki-laki itu menjawab, "Aku tak sanggup." Beliau bersabda: "Jika tak mampu, maka 
berilah makan kepada enam puluh orang miskin." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak mendapati 
sesuatu." Sesudah itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diberi keranjang berisi kurma. Maka 
beliau pun bertanya: "Dimanakah orang yang bertanya tadi?" laki-laki itu menjawab, "Ya, ini 
aku." Beliau bersabda: "Bersedekahlah dengan ini." laki-laki itu berkata, "Apakah ada orang 
yang paling membutuhkannya dari pada kami wahai Rasulullah? Maka demi Dzat yang telah 
mengutusmu dengan membawa kebenaran, tidak ada ahlu bait di antara dua bukit itu yang 
lebih membutuhkannya dari pada kami." Akhirnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tertawa 
hingga gigi gerahannya terlihat. Beliau bersabda: "Kalau begitu, sedekahkanlah kepada 
keluargamu." 


Bab: Firman Allah "...dan warispun berkewajiban demikian...." 


NAPA DA Satuan خَبرَنَاهِشَامْءَ‎ 5 


PI 


PAGAR‏ لالم ور يمال پر گنوم کا 
وَهَكْدَاإِنمَاهْبَنيََالَكمَمْلَكِأَجْدِمَا E‏ 


4950. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il Telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib Telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abu 
Salamah dari Ummu Salamah, Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan 
pahala bila aku berinfak kepada anak-anak Abu Salamah, dan aku tidak meninggalkan 
mereka dalam banyak hal. Sesungguhnya mereka adalah anak-anakku." Beliau menjawab: 
"Ya, kamu akan mendapatkan pahala atas apa yang kamu nafkahkan pada mereka." 


- 
او 


ر ر 34 وو 2 ےی وهم وم 5 A 2 A‏ ا ص ,= م و م ر Kap AP‏ 2 
ليا وم و ال د م 


- 


BA, GA‏ 2 4 2 رز > س 
OA NGANG ya AA‏ جل شحيځقهل عل جتا غ Ne esa SAT‏ 
خُذِيبِالْمَعْرُوفٍ 


4951. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa 
Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang 
pelit. Maka apakah aku berdosa bila mengambil sesuatu dari hartanya yang dapat menutupi 
kebutuhanku dan juga anakku?" beliau menjawab: "Ambillah dengan cara yang wajar." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Barangsiapa meninggalkan 
tanggungan..." 


Z 2 و‎ a ABA 1 z p> ga 35 
Be BAN ابن شه اپ ڪَنا ي سَلَمَدَعَ‎ JAE SEM IS ES is 


IN يسال هَل كر‎ A3 PNY گا يۇ بال‎ asalan ajeng 2st 


A 


Pd Z LL رم‎ #7 2 2 (Ia Ad - Abe 2 س‎ 
يه‎ PANGAN ya JAN إِلاقَالَلِلْمَسَلِمِينَصَلو‎ PATAH 43 PASS 


P 


ad PEHE AG MSN Bina ja 3 EY WA atas AL Ba: ib We sah‏ مدر ا 
as 6u‏ 


4952. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa 
suatu ketika, pernah didatangkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang laki- 
laki yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Maka beliau pun menanyakan, apakah 
laki-laki itu meninggalkan sesuatu untuk membayar hutangnya. Bila diberitakan bahwa 
bahwa laki-laki itu meninggalkan sesuatu yang dapat melunasi hutangnya, maka beliau 
menshalatinya. Namun jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin: "Shalatilah 
sahabat kalian ini." Ketika Allah telah memberikan kemenangan-kemenangan beliau 
bersabda: "Aku adalah lebih utama (lebih berhak) melayani kaum mukminin daripada diri 
mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dari kaum mukminin dengan meninggalkan 
hutang, maka atas dirikulah pelunasannya. Dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka 
harta itu adalah untuk ahli warisnya." 


Bab: Ibu susuan dari para budak dan selainnya 


daka eh a ME Jake EAN Ss 53 an 
و‎ A 7 Fa د مه‎ 2 < 
KE NANG AGE BE sa b NGANG 35 alas AH 


AKA i KAI Sepat AKNG يِمُخَلِيَدَوَأ‎ AA ALAN YA REA 


Pa 
رعو‎ 
م‎ 


4 - 
بنك اء‎ ISA NA BA PNS قو اله‎ SI 2 ES لا يحلل‎ 


ve 


r 


BN (AJE تي في حجري‎ sa IBI Kesel 


A 2 2 A PA - 
Akan Dea ع‎ B2 NAK A LINE >) دياك‎ Ng Af te. 22 o 
NG NE Laka IE SI PN SIA ia PALA أرْصَعَتَنِي‎ 


A A 


ا ا 4 sg‏ 
ةنو دنه CA Li‏ 


4953. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab Telah mengabarkan kepadaku Urwah bahwa Zainab binti 
Abu Salamah Telah mengabarkan kepadanya bahwa Ummu Habibah Isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata; Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudara 
perempuanku binti Abu Sufyan."Beliau bertanya: "Apakah kamu menyukai hal itu?" aku 
menjawab, "Ya, aku tak ingin jika kebaikanmu kunikmati sendiri. Aku ingin jika kebaikanmu 
juga sama-sama dirasakan oleh saudariku." Beliau pun bersabda: "Sesungguhnya hal itu 
tidaklah halal bagiku." Aku berkata lagi, "Wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya kami 
pernah ngobrol-ngobrol bahwa Anda ingin menikahi Durrah binti Abu Salamah!." Beliau balik 
bertanya: "Binti Abu Salamah?" aku menjawb, "Ya." Beliau bersabda: "Demi Allah, sekiranya 
ia bukan termasuk anak tiri dalam asuhanku, ia pun tak halal bagiku. Sesungguhnya ia adalah 
anak perempuan dari saudara sesusuanku. Tsuwaibah telah menyusuiku dan juga Abu 
Salamah. Karena itu, janganlah kalian menawarkan anak-anak dan saudara-saudara 
perempuan kalian padaku." Syu'aib berkata, Dari Az Zuhri, bahwa telah berkata Urwah; Yang 
membebaskan Tsuwaibah adalah Abu Lahab. 


Kitab: Makanan 


Bab: Firman Allah "...Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami 
berikan kepadamu..." 


3G 


(SEE LK EA‏ 4 بن كير Ae 28 AG AS IN‏ ضور gaha E‏ 5 الله 


BASIS Ka on AN e R0 abi سَلَمَكَالَ‎ EA Na 


Pe 


4954. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abu Musa Al Asy'ari radliallahu 'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Berilah makan kepada orang yang 
kelaparan, jenguklah orang sakit dan bebaskanlah Al 'Ani." Sufyan berkata; "Al 'Ani adalah Al 
Asir (tawanan)." 


- PA PAAPA A ۶ ا ا‎ 372 da n2, ر يم‎ 
د‎ ad aa ا‎ sa 
4955. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Isa Telah menceritakan kepada kami 
Muhamamd bin Fudlail dari bapaknya dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata, 


"Keluarga Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan 
makanan selama tiga hari, hingga beliau wafat." 


Pi 2 
Z وہ عو‎ 


وناي حازم SAMA gal Ker pe gag bê‏ نه أيه من 
کاب اهفذحل رَه 5 فد Sian KELAS‏ تلو جُهي مِنَالْجَهَدٍ Big Als‏ 


Z‏ رود 


BAN‏ و ا DI na‏ رَدَقَقَلْثُ لَيَيَكَرَسُولَاللَّموَسَعُدَيْكَ 
ANGGA? ea na AN ANG SERI ANG aa TA‏ 274 
Ga EP aa Senang Pep‏ 
KÍ% NG‏ هَقَالَعْدٌ فَعَرَتْ قير plas Kn T‏ قَصَارَ SANG‏ ح كَالََكقِيثُعْمَرَ 


TPA 


TEN وما‎ EA ر سين 2 م‎ 22 AKAT aoa a وعم‎ AÉ 3 72 eA 
SIA LG Bian NE a GA 55 Aa É رٿ له الذي‎ 33 


2 


A2 Pa Z pa MESIN Pa IL, 
- . . pa wW - b . . 
Keb Sea نا کونا‎ 


4956. Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) dari Abu 
Hazim dari Abu Hurairah ia berkata: Aku pernah tertimpa kesulitan yang sangat, lalu 
kujumpai Umar bin Al Khaththab dan aku pun memintanya untuk membacakan ayat dari 


Kitabullah. Maka ia pun masuk ke dalam rumahnya dan membukakan pintu untukku. 
Kemudian aku berjalan tak jauh dari situ, lalu aku menundukkan wajahku lantaran rasa 
penat dan lapar. Ternyata Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berdiri tetap di depan 
kepalaku. Beliau bersabda: "Wahai Abu Hurairah." Aku menjawab, "Labbaik ya Rasulullah wa 
Sa'daik." Kemudian beliau menggandeng kedua tanganku dan menegakkanku, dan beliau 
pun tahu apa yang menimpa diriku. Kemudian beliau membawaku menuju kendaraannya, 
lalu beliau menyuruhku untuk meminum seteguk susu. Maka aku pun meminumnya. Setelah 
itu beliau bersabda: "Ulangilah wahai Abu Hirr." Aku pun meminumnya kembali. Kemudian 
beliau bersabda: "Ulangilah." Akhirnya aku minum hingga perutku kenyang seperti gelas. 
Setelah itu, aku menemui Umar dan menuturkan apa terjadi denganku. Aku berkata 
padanya, "Maka Allah memberikan urusan itu kepada orang yang lebih berhak dari pada 
Anda wahai Umar. Demi Allah, aku telah meminta Anda untuk membacakan ayat sementara 
aku adalah lebih bagus bacaannya daripada Anda." Umar berkata, "Demi Allah, aku 
memasukkanmu kedalam rumahku adalah lebih aku sukai daripada aku memiliki Unta 
merah." 


Bab: Membaca basmalah sebelum makan 


ودر ور م ر ا AI 2o22 NANG‏ ا 

a an El E 
SAS hála a a sale Der ا‎ LAKSA Ga) 

A 27 و‎ AT م‎ 

4957. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah mengabarkan kepada kami 
Sufyan ia berkata; Al Walid bin Katsir Telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar 
Wahb bin Kaisan bahwa ia mendengar Umar bin Abu Salamah berkata; Waktu aku masih 
kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tanganku 
bersileweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


"Wahai Ghulam, bacalah Bismilillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah 
makanan yang ada di hadapanmu." Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. 


Bab: Makan dari yang terdekat 


2 بير 21 


NGA gka pk محمد بن جنر ڪن شرن‎ SAJA KE BA 
Para IE Jaga ii Kala D yT PRE 
A. ue LENSA Asa تو‎ SIS 
ولا ا عَلَيَدِوَسَلَّم كُلمِمَايَلِيكَ‎ 54 


4958. Telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata: Telah menceritakan 
kepadaku Muhammad bin Ja'far dari Muhammad bin Amru bin Halhalah Ad Dili dari Wahb 
bin Kaisan Abu Nu'aim dari Amru bin Abu Salamah ia adalah Ibnu Ummu Salah isteri Nabi 


shallallahu "alaihi wasallam, ia berkata: Suatu hari, aku makan makanan bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku menyantap makanan dari ujung nampan, maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda padaku: "Makanlah makanan yang ada 
didepanmu." 


ا KE E ee AA a‏ ورم راث هورم 
حَدَتْمَاعَبَدَاللَّهِ IL Aa A‏ نو هيبن كيسان اي نعي قال از رسو ل الله صل aa‏ 
Bdg a aka aas Aa TRET‏ 

4959. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Wahb bin Kaisan Abu Nu'aim ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah diberi makanan, dan saat itu beliau bersama anak tirinya Umar bin Abu Salamah, 
maka beliau pun bersabda: "Bacalah Basmalah dan ambillah makanan yang ada didekatmu." 


Bab: Menjelajahi semua yang ada di nampan 


لي هد بَنِعَبَد الله SENI CRT LAE‏ 


IM 
9 r IM 


BA as ES Pn basgi ES ANTA شولا‎ 


14 


Si ANA Melaka . NESS : gina 


4960. Telah menceritakan kepada kami Outaibah dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu 
Thalhah bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata: Sesungguhnya Khayyath mengundang 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk menyantap makanan yang dibuatnya. Anas 
berkata: Maka aku pun pergi bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku 
melihat beliau mencari-cari labu dari sekitar piring. Maka sejak hari itu, aku pun mulai 
menyukai labu. 


Bab: Mendahulukan tangan kanan saat makan dan selainnya 


PA 
35 PPE يُ ع و‎ 


RZ zaz .مه‎ > age 2 25, 7 TA Di 
AN حَدَتْنَاعَبَدَانأَخْمرَحَاعَبَدالَهَخْمرَكَاشْعْبَهْعَنَأشْعَسَعَنأبِيهِعَنَمَسَرُوقِعَنْعَايِسَدَرَضِيَ‎ 


Pa 


0 


A و‎ 5 0 A ود ام‎ A - ر‎ 3 P - az 
PIAS go) عَفيطهور‎ Lia gak EN Io NS ES 
wA م‎ KA Tx LM 
AS SES) قال بو اسط‎ 


4961. Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Asy'ats dari bapaknya dari Masruq dari Aisyah 
radliallahu 'anha, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyukai sebelah kanan 
sejauh beliau bisa melakukannya, yakni dalam bersuci, memakai terompah, dan menyisir, 
dan setiap urusnanya. Syu'bah katakan, Asy'ats di kota Wasith mengucapkan kata-kata lain 
sebelum ini ". 


ا ا 
SIS jak‏ 


Bab: Makan hingga kenyang 
TES Lg Nb ALE عد لراك ينه عَنَإِسَحَاقَ‎ 
jég AS Naba A SARAAN بو‎ 


2A? 2.3 


AP LK. 2 KAWA 2 ya 5-2 2‏ 27 ده A2‏ 2 يم 
Wisesa MAA‏ فلفت الخبز بِبَعْضِهِ Aan‏ دته تخ 


7 RLA 


NA faot BA AN A ساني‎ Pe 
D Kania AE La A Wasa ga mna gala pak E AN 


Kal ALA ISA gan ISSI SN AA 


Ca 


LA 
- 


ik na AL LA Gis PAI ea Pama Top ALAN SB a 


” 14 


IG 253 ك‎ Soal sale NGA 
Aan JAGA Ja Pena Na NG او‎ Sa WA EL fi 


A 


GA N LN, PA Ib Saga لاله صل اعا‎ A 

5 A “25 0 A و‎ 2 GA 

0 P MEA GA فيه رسو ل‎ NGANG آم سی‎ gat Ehi 
+ 6. E a BA شنب اغ ل‎ És AA anita LA NAS 
الع لاه شبعو‎ SUN D ل‎ J551 J6 

sai 0 PA P z A هلها كلو‎ KA 24214 TA ri 4 
KORP AR ol AKA ھا گلو‎ NU ja) AJWA AP 


و 


A‏ إل اام ول ام 
SK a 5ANG yanti 9‏ 56 جلا 


4962. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata: Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata: 
Abu Thalah berkata kepada Ummu Sulaim, "Aku mendengar suara Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah melemah, dan aku tahu bahwa beliau sedang lapar. Apakah kamu 
mempunyai sesuatu?" Maka Ummu Sulaim pun mengeluarkan beberapa bulatan gandum, 
dan mengeluarkan tudungnya lalu menutup roti itu dan meletakkannya di balik pakaianku. la 
juga memberikan sebagiannya padaku lalu mengutusku untuk menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Aku pun membawa dan aku dapati Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam sedang berada di dalam masjid yang sedang bersama orang-orang. Aku berdiri di 
tengah-tengah mereka, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya padaku: 
"Apakah kamu diutus oleh Abu Thalhah?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi: 
"Dengan membawa makanan?" Aku berkata, "Ya." Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepada orang-orang yang saat itu sedang bersamanya: "Beranjaklah." 
Maka mereka pun segera beranjak pergi (ke tempat Abu Thalhah) dan aku segera bergegas 
ke hadapan mereka, hingga aku sampai di tempat Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah pun 
berkata, "Wahai Ummu Sulaim. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah 
datang bersama orang-orang sementara kita tidak memiliki persediaan makanan untuk 


menjamu mereka." Ummu Sulaim berkata, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." 
Akhirnya Abu Thalhah pergi hingga bertemu dengan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. 
Maka Abu Thalhah menyambut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga keduanya 
masuk. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Ummu Sulaim, keluarkanlah 
makanan yang kamu punyai." Maka Ummu Sulaim pun mengeluarkan roti itu. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh untuk diremukkan sementara Ummu Sulaim 
meremas-remas samin untuk lauk roti. Kemudian Rasulullah Shallallah membacakan sesutu 
padanya sekehendak Allah. Sesudah itu beliau bersabda: "Izinkanlah untuk sepuluh orang." 
Lalu ia pun mengizinkan mereka dan mereka pun makan hingga kenyang dan keluar. Beliau 
bersabda lagi: "Izinkan untuk sepuluh orang lagi." la pun mengizinkan mereka hingga mereka 
makan sampai kenyang dan keluar. Beliau bersabda lagi: "Izinkan untuk sepuluh orang lagi." 
la pun mengizinkan mereka hingga mereka semua makan sampai kenyang lalu keluar. 
Setelah itu, beliau mengizinkan lagi untuk sepuluh orang. Akhirnya mereka semua makan 
dan kenyang. Padahal jumlah mereka adalah delapan puluh orang. 


PIR ANE عُثْمَانَ ا‎ PES AA AH PAN اداو ی د‎ 


hl ZA 


adala sis en EA Ala ES JELAS 
Jeda a MU بلسي‎ Ban جل صا‎ Nga نصحم‎ 


- 
2 02 2 - 


Kn ANG NG JAN هبه قال‎ al AE da galah AI LNG يو‎ Haa 
YEL AA sala PAR A PATIH 
JAE AE كَانَشَاهِدَأَعَطَاهَاإِيَاهُ‎ asa a 3 5 Aa 


LAN 


2 


ISS المع ِو‎ JS rek AN Jah 3 56 MANIS Cent 


4963. Telah menceritakan kepada kami Musa Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir 
dari bapaknya ia berkata; Dan Abu Utsman Telah menceritakan juga dari Abdurrahman bin 
Abu Bakar radliallahu 'anhuma, ia berkata: Suatu ketika kami pernah bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dengan seratus tiga puluh orang sahabat. Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah salah seorang dari kalian memiliki makanan?" 
ternyata ada seorang laki-laki yang mempunyai satu Sha' makanan atau sebanyak itu, lalu 
makanan itu pun dibuat adonan. Kemudian datanglah seorang laki-laki musyrik berambut 
kusut dan berpostur tubuh tinggi dengan membawa kambing. Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya, "Apakah kambing itu adalah untuk dijual, diserahkan sebagai pemberian 
ataukah Hibah?" laki-laki itu menjawab, "Untaku dijual." Akhirnya beliau membeli satu 
kambing dari orang itu, lalu kambing itu dimasak. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan para sahabat agar dipanggangkan. Dan sungguh Maha Besar Allah, tidak 
seorang pun dari seratus tiga puluh orang itu, kecuali telah memotong daging perut kambing 
itu. Bila ia hadir, maka beliau akan memberinya langsung, dan jika tidak, maka beliau akan 
menyimpan untuknya. Kemudian beliau meletakkan sebagian darinya di dalam nampan, lalu 
kami pun makan di situ semuanya, dan kami pun kenyang. Namun di dalam nampan 
ternyata masih tersisa, sehingga aku pun membawanya di atas Unta milikku. -Atau 
sebagaimana yang ia katakan.- 


PR saa abênan aka sa 


4964. Telah menceritakan kepada kami Muslim Telah menceritakan kepada kami Wuhaib 
Telah menceritakan kepada kami Manshur dari Ibunya dari Aisyah radliallahu 'anha ia 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat ketika kami kenyang karena makan kurma 
dan minum air. 


Bab: Firman Allah "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang 
pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan 
(bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri..." 


A NGANA js jan BEAN LA ES عبد الله دتتا سفیا ن قال‎ HE 
BIS 155 Bell SU aa کی ومام‎ MAT کر جتامع رسو لاوسلا‎ ea 
A 


latar Ga iga sa Vai ee ka sara PATI An KESEN 
ELIA ES AN Jak aa ah و‎ RS Ea 
Ag 


4965. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Telah berkata Yahya bin Sa'id Aku mendengar Busyair bin Yasar berkata: Telah 
menceritakan kepada kami Suwaid bin An Nu'man ia berkata, kami pernah keluar ke Khaibar 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika kami sampai di Shahba' -Yahya 
berkata: Dari Khaibar adalah perjalanan semalam- Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
meminta makanan, namun beliau hanya diberi makanan berupa gandum. Maka kami 
mengunyah dan memakannya. Setelah itu, beliau meminta air, lalu berkumur dan kami pun 
ikut berkumur-kumur. Kemudian beliau shalat Maghrib bersama kami dengan tanpa 
berwudlu lagi. Sufyan berkata; Aku mendengarnya darinya ketika pulang dan ketika awal 
perjalanan. 


Bab: Makan roti berkuah 


PAN JUN AK EA عند‎ ÉS RAS: PA AN BAN Masa uan 


PLN, 


AA AAA BAN Aa st 
مر 2 مسمو حنى لھ‎ 


4966. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan Telah menceritakan kepada 
kami Hammam dari Qatadah ia berkata; Suatu kami berada di sisi Anas dan saat itu ia 
mempunyai pembuat roti, maka ia pun berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
pernah makan roti yang empuk dan tidak pula kambing yang dipanggang." 


Sis‏ عل بن عبد BASA‏ هم ام قال Pb‏ اي Aé‏ الَو هو اإسكافعَن 


3 2 - z 2. | GAS d 
CERE EAG Kikas : Pa نکال المت الي صل‎ SAN ں رضي ا‎ oki 
FSA) َقَالَعَلَا‎ AS Ass a La BEN A PA 


4967. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Mu'adz bin Hisyam ia berkata;; Telah menceritakan kepadaku bapakku dari Yunus -Ali 
berkata: Itu adalah Al Iksaf- dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu, ia berkata: Aku tidak 
pernah mengetahui bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam makan di atas piring sekali pun. 
Dan tidak pernah pula beliau dibuatkan roti yang empuk sekali pun serta beliau juga tak 
pernah makan di atas meja makan sekali pun. Maka ditanyakan kepada Oatadah, "Kalau 
begitu, di atas apa mereka makan?" ia menjawab, "Di atas daun kurma." 


A 


- 7 4 4 Pd Pa 23529 دم‎ ah ےت .5 عن‎ 
KIE صل‎ ANE ABA AIA ana MEA Ga A 


wé 
- 


A 04 كه‎ x - E 
sándi galba ihg, WN Alaska) AN بِصَفِيةكدَعَوْثُالْمُسْلِمِ‎ AA 


A 


5 


dng lak Me: Fe day Eh Aje A RENA i sda, 


4968. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam Telah mengabarkan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far Telah mengabarkan kepadaku Humaid bahwa ia mendengar Anas 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bermukim guna menikahi Shafiyyah, lalu aku pun 
mengundang kaum muslimin untuk menghadiri walimahnya. Beliau memerintahkan untuk 
menghidangkan hamparan dari kulit yang diberi kurma, keju dan samin. Dan Amru berkata: 
dari Anas: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah dengan makanan itu. 
Kemudian beliau membuat bubur yang terbuat dari gandum, kurma dan daging, dan 
meletakkannya dalam hamparan kulit. 


LA 


Wg‏ اي a daa AA P‏ رمدت رعو كنل اه 
افد 7 ARE Sana E am SAS ga ya 3 Iba‏ بن JELI‏ كَانَ أَهْل PEN‏ 


Na 2 


پعیر EA CA IE ASI AS 3 ENS‏ 33 3 بِاليَطَاكَيْنَهَلُ 


aa yag ATI لالصلا‎ sa كي‎ PA AS NANG $ GS 


- 
Wa ر‎ 


LA 
e 


ás HAR EAE 3 PEPENE Pe pn LAS skai 
Sala Aa 


4969. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah mengabarkan kepada kami Abu 
Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Hisyam dari bapaknya dan dari Wahb bin 
Kaisan ia berkata: Para penduduk Syam menjuluki Ibnu Zubair dengan panggilan, "Wahai 
Ibnu Dzata An Nithaagain." Maka Asma' pun berkata padanya, "Wahai anakku, 
sesungguhnya mereka menjulukimu dengan An Nithaagain. Apakah kamu apakah itu An 
Nithaagain. Demikian itu hanyalah karena, ikat pinggangku yang telah aku sobek menjadi 
dua. Lalu aku mengikat geriba Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan salah satu 


darinya, sedangkan yang satu lagi aku letakkan untuk mengikat rangsum." Di kemudian hari, 
jika ada orang yang memberinya julukan buruk dengan panggilan 'Nithagaini', ia jawab ' Hei, 
demi Allah, itu adalah panggilan yang jelas-jelas tercela." 


29 م 
. 


A رم‎ 
2 PA Bo ن انعا‎ A Pin OESE AEE بو الما ن‎ AESA 


LA 
Pisa 


He SE وَأقطاوأ‎ Ki ka sas KNA NE Sana 
A يي ور و رر 27 رو. )و‎ A2 > 9 2 A 

JAS WA gik 332 Sa ala sale LAN AES َأَكِلْنَعَلَ‎ 
كله‎ LAN ea pare صل‎ Aa 

4970. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa Ummu Hufaid binti Al 
Harits bin Hazn bibi Ibnu Abbas, memberi hadiah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berupa samin, keju dan biawak. Maka beliau pun mengundang orang-orang untuk 
memakannya, hingga makanan itu pun di makan di atas hidangan beliau. Sedangkan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkannya seperti seorang yang tak berselera. Dan 
sekiranya semua makanan itu haram, niscaya semua itu tidak dimakan di tempat hidangan 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau tidak pula beliau menyuruh untuk memakannya. 


Bab: Sawig 


SAMA KE 5333 PAN per Ai 5? ena 37 AA 9 ita 5 


Z 


N 


W 


e A 233 AS حَدَمِنْ‎ BE Saga : Aa DA 
2533 e مته‎ ANE 


4971. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Yahya dari Busyair binti Yasar dari Suwaid bin An Nu'man bahwa ia telah 
mengabarkan kepadanya bahwa mereka pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di 
Shahba' -tempat yang berjarak semalam perjalanan Khaibar- kemudian tibalah waktu shalat. 
Beliau meminta makanan, namun tidak ada makanan kecuali tepung gandum, lalu beliau 
mengunyahnya dan kami pun ikut mengunyah bersamanya. Setelah itu, beliau meminta air 
dan berkumur-kumur kemudian shalat dan kami pun shalat sementara beliau tidak berwudlu 


lagi. 


Bab: Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam tidak makan hingga disebutkan jenis 
makanannya 


mn عو‎ SA 


WAMA Parera IG BE SAE ور‎ lte bai, SN 3 4 دن ماتلا‎ O 
أده‎ ap Las يقال‎ EN E TN 3 ANA Lan me 


KEETE a BI Gam 5 yasa Ela gala AA Is‏ س فَوَجَدَعِنْدَهَاصَبًا 


> م وم قد 3 2 


KPA شو لاله صل‎ BEAN EA siya MEN, KE na Aa 
aka AE LAI Ass Ai AA 200000 KN akan 


MW 


sadjake DAH شولا‎ SELAI ر‎ adi LN AN Ae JJ 
PANA =” KANG IWAN s la yA AAN PBB الضَّبٌ‎ 


r 2 2 


ES Ar TANI NG Da‏ 56 لع ل مر قا > AH‏ رە اگ 


A 
d 


ayida KEMANA 


4972. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Abul Hasan Telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri ia 
berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif Al Anshari bahwa 
Ibnu Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Khalid bin Al Khalid yang juga dijuluki 
sebagai Saifullah telah mengabarkan kepadanya; Bahwa ia dan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah menemui bibinya yaitu Maimunah yang juga bibi daripada Ibnu Abbas. 
kemudian ia mendapati biawak yang telah terpanggang yang dibawa oleh saudara bibinya 
yakni, Hudzaifah bintu Al Harits dari Najed. Maka Maimunah pun menyuguhkan Biawak itu 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Jarang sekali beliau memajukan tangannya 
untuk mengambil makanan hingga beliau dipersilahkan bahwa makanan itu untuk beliau. 
Saat itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menggerakkan tangannya ke arah biawak, 
lalu seorang wanita yang hadir di situ berkata dan memberitahukan kepada beliau tentang 
makanan yang telah disuguhkan, "Itu adalah Biawak ya Rasulullah?" Maka seketika itu, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam segera menarik tangannya kembali dari daging Biawak 
sehingga Khalid bin Al Walid pun bertanya, "Apakah daging Biawak itu haram ya Rasulullah?" 
beliau menjawab: "Tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu 
aku tidak memakannya." Khalid berkata, "Lalu aku pun menarik dan memakannya. 
Sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihat ke arahku." 


Bab: Satu porsi cukup untuk dua orang 


SEE NG NA ےو‎ a Pe AE SAS 


قا قا 


WE e‏ الَكَالَرَسُو NG‏ صل انه َيه و سم EN‏ گان 
Sea ep Cl‏ 


4973. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata: Telah 
menceritakan kepadaku Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Makanan untuk dua 
orang cukup untuk tiga orang, dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang." 


Bab: Mukmin makan dengan satu usus dan kafir makan dengan tujuh usus 


PEG وَاقِدِبْنِمُحَمَّدِعَنَنَافِِكَالَ‎ PAN KA GAB NGA AS کدنا کک‎ 


JI EA AHA ee m3 KE 
سیت 0 ا ر ورو و‎ 2 4 
SIA يا کلف مى وَاحِدِوَ‎ AO Saga gala ينث التي عل‎ SAK 


An 


NY 


4974. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Abdush Shamad Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Wagid bin 
Muhammad dari Nafi' ia berkata; Biasanya Ibnu Umar tidak makan hingga didatangnya 
kepadanya seorang miskin lalu makan bersamanya. Maka aku pun memasukkan seorang 
laki-laki untuk makan bersamanya, lalu laki-laki itu makan banyak, maka ia pun berkata, 
"Wahai Nafi, jangan kamu masukkan orang ini. sesungguhnya aku telah mendengar 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 'Seorang mukmin itu makan dengan satu 
usus, sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus." 


JAM ترصن الو سن ابر شمر رربي‎ pa Pakis gen í eat Man NYA 


JELAS IBAN أو‎ BLN 2313, يا كلف مى‎ sig لكب لم‎ jadi 
= قراو‎ PAN o? NE : 


z 


35 MH aa -2 aa A AN A و ر ر ےا اه ووت ° ا‎ a و ع‎ 
WIN Ae افع‎ E Ulas ALA سَبَعَة أمَعَاعِوَ‎ Ga 
وم 5 م‎ An 


4975. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam Telah mengabarkan kepada 
kami Abdah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang mukmin itu makan 
dengan satu usus, sedangkan orang kafir atau munafik -aku tidak tahu mana yang beliau 
ucapkan diantara keduanya- makan dengan tujuh usus." Ibnu Bukair berkata; Telah 
menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam semisalnya. 


۴ 


BAHAN کارا وتيك ر جلا كو‎ Boa CHAIN AN CK Pap JM ap HE 


9 ورو و A‏ 

A GI katana an PMN IE la pal ولا ضا‎ 
4976. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Amru ia berkata; Bahwasnya Abu Nahik adalah seorang yang makannya sedikit, 
maka Ibnu Umar berkata padanya: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah bersabda: "Sesungguhnya orang kafir itu makan dengan tujuh usus." Maka ia pun 
berkata, "Kalau begitu, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." 


na 7 Ar ANGEN NGA An yes 
PAN anl gahi يا كَل‎ ia gas ا‎ sa 


4977. Telah menceritakan kepada kami Isma'il ia berkata; Telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang mukmin itu hanya makan dengan satu usus, 
sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus." 


5 
دم 
0 
= 


ak |‏ و ر ار ھور د Ié # e 2 A ap.‏ 
ا Sri A‏ عَدِيَ بن كَابتِعَ نأي حَاز معنا ي هر b NA‏ 


9. A92 کو‎ ING 


HING ka gala AU SIN YG SAPI 
Ape Er E aa hah 


4978. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Adi bin Tsabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah bahwa seorang ada seorang 
laki-laki yang makannya banyak, lalu ia masuk Islam. Setelah itu, makannya menjadi sedikit, 
maka hal itu pun diceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 
"Sesungguhnya seorang mukmin itu makan dari satu usus, sedangkan orang kafir makan 
dengan tujuh usus." 


Bab: Makan sambil bersandar 


3. 


KE Jo NI AJI PERSEN jd NGE fat an Was ga ا‎ 


0538 e 


4979. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Mis'ar 
dari Ali bin Al Aqmar Aku mendengar Abu Juhaifah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Aku tidaklah makan sambil bersandar." 


2 - وا Bu 7 e‏ 247- روغ NTIS A‏ 
حَدَدْنِي an‏ بنا ي سياخ تا جر يعن ضور EK Ne SN Gene‏ کن 


SANI ii Tie JA قال لر‎ ye Pa is 


4980. Telah menceritakan kepadaku Utsman bin Abu Syaibah Telah mengabarkan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Ali bin Al Agmar dari Abu Juhaifah ia berkata, Suatu ketika, apa 
berada di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda kepada seorang 
laki-laki yang ada di sisinya: "Aku tidak akan makan sambil bersandar." 


Bab: Makanan yang dipanggang 


LA 


Aan عَنََن‎ Ei RN BASANG AS JIN yA an bs ÁE sé: a cis 


PENA 


سے 


2 


Jahe sia gina in kasab Ne ÊNGG Agi ME bê ALA 


Z 7 pa 


0 0 2 Tag < TANG 0 ANGGA AA 7 A 
sab ن برض قومِي‎ NYENG امهو‎ ANE JA Bab 3 0 
و‎ Pake 4 ا امور مه‎ Pa A 
PERAI Sa An ALE GAE 
4981. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Umamah 
bin Sahl dari Ibnu Abbas dari Khalid bin Al Walid ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah diberi daging biawak yang terpanggang. Maka beliau pun berselera hendak 
memakannya, lalu dikatakanlah kepada beliau, "Itu adalah daging biawak." Dengan segera 
beliau menahan tangannya kembali. Khalid bertanya, "Apakah daging itu adalah haram?" 
beliau bersabda: "Tidak, akan tetapi daging itu tidak ada di negeri kaumku." Beliau tidak 
melarang. Maka Khalid pun memakannya sementara Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
melihat. Malik berkata: Dari Ibnu Syihab: BIDLABBIN MAHNUUDJZ (Biawak yang dipanggang). 


Bab: Al Khazirah (tepun dicampur dengan daging) 


20 


A ةل عرق‎ AAA a Le Anis بكر‎ MECA 
Sigala áho كانم نَأَصْحَابٍ الي‎ INGIN 
JA isig ai KÍ Issus gi DI LN 
ETI NAD IG fhás : Pra 


1 


ANI ga AN i IE قال سامل إن‎ ja adag CITA AS 


JK 
5 


Pai 


KETIA ليوو‎ EA AG Nas SA صل‎ 
LANG iyan NEO ajaa LA KANEA sngat 
LAMA AJA GANG Kg ; p تال‎ 577 Seakan 3 فصر‎ bh a PE sela sake عله‎ ZA 

D 
w r Za LA 22 1 


MAA SAI مقا للا‎ SERAH NAWA; NABA NA Ana ماف‎ 


Ap A 


N 


Aai إفقال‎ ESSN pal ANE نة‎ SI Pra Aan دقا‎ 


دفا 


Ka Sei SN aE BCBG A A AN sea å 
ANA EL AA Han AJE áá, es, 


4982. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab ia berkata, Telah mengabarkan kepadaku Mahmud bin Ar 
Rabi' Al Anshari bahwa 'Itban bin Malik -ia adalah termasuk salah seorang sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan termasuk Ahli Badar- bahwasanya, la pernah mendatangi 


Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
selalu shalat bersama kaumku, akan tetapi, saat hujan turun dan lembah yang memisahkan 
antara aku dan kaumku pun membanjir, maka aku tidak bisa lagi mendatangi masjid mereka. 
Karena itu aku sangat berharap bahwa Anda datang dan shalat di rumahku, hingga aku pun 
menjadikannya tempat shalat." Beliau pun bersabda: "Aku akan melakukannya Insya Allah." 
'Utban berkata: Ketika matahari mulai meninggi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun 
berangkat bersama Abu Bakar. Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam meminta izin dan 
aku pun mengizinkannya. Beliau tidak duduk hingga masuk ke dalam rumah dan bertanya 
padaku: "Di tempat manakah yang kamu sukai aku shalat?" Aku pun memberi isyarat pada 
bagian di rumah itu. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bangun dan bertakbir, lalu 
kami pun membentuk shaf. Beliau shalat dua raka'at dan salam. Sesudah itu, kami menahan 
beliau dengan bambu yang telah kami buat. Lalu berkumpullah beberapa orang di rumah itu, 
dan salah seorang dari mereka berkata, "Di mana Malik bin Ad Dukhsyun?" sebagian dari 
mereka menjawab, "la adalah seorang munafik yang tidak menyukai Allah dan Rasul-Nya." 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kamu berbicara seperti itu. Tidakkah 
kamu lihat ia mengucapkan 'Laa Ilaaha Illallah' dan ia mengucapkan karena wajah Allah?" 
laki-laki itu menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Kami berkata, 
"Sesungguhnya kami telah melihat wajah dan nasehatnya kepada orang-orang munafik." 
Maka beliau pun bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka atas orang 
yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah dengan mengharap wajah Allah." Ibnu Syihab berkata: 
Lalu aku bertanya kepada Al Hushain bin Muhammad Al Anshari -salah seorang Bani Salim- 
mengenai hadits Mahmud, lalu ia pun membenarkannya. 


Bab: Keju 


JI ge pap عن ا‎ pon pena DELAPAN V KASAR 


Z 


Pd £ 


aÉ 5 akadi legia ANISA ED‏ مَايِدَتِهِقلَوَ كَانَ 
حَرَامَالمْ LÍ o ás‏ 


4983. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Bisyr dari Sa'id dari Ibnu Abbas Radliayallahu 'Anhuma, ia berkata; Bibiku 
pernah memberi hadiah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berupa daging 
biawak, keju dan susu. Kemudian daging biawak itu diletakkan di atas hidangan beliau. 
Sekiranya biawak itu haram, niscaya ia tidak akan diletakkan di situ. Lalu beliau meminum 
susu dan memakan keju. 


Bab: Makanan yang direbus, dan gandum 


Eaa aé EA E NE PAS بن بک‎ ES Sis 


درو 2 - 


LN eg »- ..‏ 2.8 ودعو 7 و 
لكر جين EA‏ كأ خذاً ES Ssg GAGANA‏ فيه حََّاتِمِنَ 


Fa ر ت‎ PAN رو هد وو‎ re وار‎ 2766 Ie 
دَلِكَوَمَا كُتَاَتعَدّى و‎ Nan sah US SEN 3 WALAN) aá 


۶ س 


AA KENA 50 


4984. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd ia berkata; Dulu kami benar- 
benar merasa senang di hari Jum'at. Kami memiliki seorang nenek yang telah tua. Biasanya 
ia mengambil ubi lalu meletakkannya di dalam periuk miliknya dan menambahkan pula biji- 
bijian dari gandum. Setelah shalat Jum'at kami selalu mengunjunginya, sehingga sang nenek 
pun menyuguhkan ubi serta biji-bijian itu untuk kami. Karena itulah hari Jum'at, adalah hari 
yang sangat menyenangkan bagi kami. Kami tidak pernah menyantap makan siang dan tidak 
pula tidur, kecuali setelah Jum'at. Demi Allah di situ tak ada lemak, tidak pula bubur tepung 
mengandung lemak. 


Bab: Mengigit dan menarik daging dari tulangnya 


SEN AN PA ES AE EE aE AA 


Pe 


Z 
w Pd A 


5 r An r 46, PT AO AS NGANG E E 21244 ر‎ GA PANA LAZ 

قال عرق رسو ل الله صل Sesat Da‏ 
: ل 2 هاه < EIA‏ 02 3 21-44 رو ا و Ma ee‏ 25 
Ke‏ مَدَعَنَ ابَنِعَبَّاسٍقَالَ انَتَضصَل LAN‏ صل AS basa Be alga AN‏ 


4985. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab Telah menceritakan 
kepada kami Hammad Telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhuma, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
mengunyah bahu kambing kemudian berdiri dan shalat dengan tidak berwudlu lagi. Dan dari 
Ayyub dan Ashim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah menggigit urat dari periuk kemudian beliau memakannya dan shalat dengan tidak 
berwudlu lagi. 


Bab: Menghisap tulang 


E‏ وام 35م As Gaara‏ كي 732 23 و MAN‏ و م 3G‏ ا و 
g‏ 


KA 22 LG Ts 03 LA aa > قا‎ ko AG Er Fa رم لوبت م‎ 

0 a. OS > 2 a 

Popa sale ganda أبيهقال خر ج‎ E55 Sala 
A 


4986. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna ia berkata; Telah 
menceritakan kepadaku Utsman bin Umar Telah menceritakan kepada kami Fulaih Telah 
menceritakan kepada kami Abu Hazim Al Madani Telah menceritakan kepada kami Abdullah 
bin Abu Qatadah dari bapaknya ia berkata; Kami pernah keluar bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menuju ke arah Ka'bah. 


{anza SAE AZ و و او ا ر‎ CIA 159, 8 و وو‎ AA yak 
SAN NE عَنَأَي حازم‎ AE محمد ين‎ SAS AN LES يز‎ AAS USS 

P 
zbi دم كر و مي‎ TAK صا‎ EN MAH اال“ ا‎ KAA fs 2 
سي مول وطريي‎ aE الله‎ pa اال‎ A كنت وو‎ Ja aa NE 
A 


Z PA 2 ا ا ا 2 رر م‎ E ر 734 و ا‎ ia رس“ رر‎ 
قأَبَصَدُواحمَارًا‎ PA MEN مودو‎ Fe JAN CAJE pLa ade AN) Peang SA 


A 


1 
Ga سكم ر دوو‎ ELAZAR او لس عور‎ A Raal, AL 2484م ا بور )ر وه‎ 2 ۶ R 
Le ragu, sk sae” a و‎ . w - 0... ام‎ 5 5 . sn 72| 27 سه‎ 
إلى‎ Laba as MLS nas : | ad A gan 5a خصف فلم‎ la 


£ “yg La a 


Z AAL 


Ae ga APAP PATATA REE 


e LAr 


irka Aó UAN GESER é ف ادما‎ Sena NE BEN 


PNS 3633 HA BEAN £ 7 SAE IS يا‎ BRA 
لد‎ JAG il Kana Han NGGE As ja SEAN po ANG 2S 36 


2 £ ATI + ا ووو‎ EA e 2 | CK 
KERANA وَحَدَدْنِي ريد‎ AE م قال شيل‎ pasas ra SIS b 
AN 


4987. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far dari Abu Hazim dari Abdullah bin Abu Oatadah As Salami dari 
bapaknya bahwa ia berkata: Pada suatu hari, aku duduk-duduk bersama beberapa orang dari 
kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tepatnya di suatu rumah yang ada di 
jalan menuju Makkah, sementara Nabi shallallahu "alaihi wasallam juga singgah di hadapan 
kami, sedangkan orang-orang dalam keadaan Ihram, kecuali aku. Tiba-tiba mereka melihat 
keledai liar, sementara aku sedang sibuk menambal sendalku, dan mereka juga tidak 
memberitahuku. Mereka sangat menginginkan bila aku melihatnya. Aku pun menoleh, lalu 
melihatnya, maka aku segera beranjak menuju kuda milikku, memasang pelananya dan 
menaikinya, namun aku lupa untuk membawa cambuk dan tombak. Maka kukatakanlah 
pada mereka, "Ambilkan cambuk dan tombak." Mereka berkata, "Tidak, Demi Allah, kami 
tidak akan membantumu dengan sesuatu pun untuk menangkapnya." Aku pun marah dan 
turun lalu mengambil keduanya lalu segera menuju himar dan menikamnya. Kemudian aku 
mendatanginya, dan ternyata ia telah mati. Lalu orang-orang yang muhrim pun ikut 
memakan dagingnya. Sesudah itu, mereka merasa bimbang karena memakannya karena 
mereka dalam keadaan Muhrim. Kemudian kami pun istirahat dan aku menyimpan daging 
bagian lengannya. Setelah itu, kami menjumpai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
kami pun menanyakan hal itu pada beliau, maka beliau bersabda: "Apakah kalian masih 
mempunyai dagingnya?" Maka aku menyerahkan bagian lengannya itu pada beliau dan 
beliau pun memakannya hingga mengunyahnya sementara beliau sedang muhrim. 
Muhammad bin Ja'far berkata, dan Telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari 'Atha' 
bin Yasar dari Abu Oatadah semisalnya. 


Bab: Memotong daging dengan pisau 


PA A 
£ 


PURA 
ص ت‎ > 2782 


AE PE an JAHNING RN SAS TKA Fiksi 


A 
A 
ر‎ = 


GIANG) een BEA iya ên ala yaa و ا‎ DIAN EK 9 IPA 
Sea يخر‎ SA 


4988. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri ia berkata: Telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Amru bin Umayyah 
bahwa bapaknya yakni Amru bin Umayyah telah mengabarkan kepadanya bahwa ia pernah 
melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memotong bahu kambing yang ada pada 


tangannya, lalu masuklah waktu shalat. Maka beliau melepaskannya dan juga meletakkan 
pisau yang digunakannya memotong kemudian beliau bergegas dan menunaikan shalat 
dengan tanpa berwudlu lagi. 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah mencela makanan 


A DAHA HA م‎ HA asn og ea بن كدير أ‎ EN ANA 
PANAK Lagi ás ا‎ 


4989. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah ia berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekali pun. Bila beliau berselera, maka 
beliau memakannya dan bila tak suka, maka beliau meninggalkannya. 


Bab: Meniup gandum 


AAA EA سا قال ددني‎ Ag ي مر‎ ha 


رو 233 


Aa: an PENN ASKS ÉEN ÉN a e AN aa) 


4990. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam Telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Hazim bahwa ia bertanya 
kepada Sahl, "Apakah kamu melihat An Nagiy (sumsum) pada masa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam?" la menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Apakah kalian mengayak gandum?" la 
menjawab, "Tidak. Akan tetapi cukup bagi kami meniupnya." 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dan para sahabat tidak pernah makan... 


Te SU ANA‏ يرڪن عباس الجر يري نا ي عتما اَهَدِيڪَنا يهر يره 
Baper JI ilini Sea ELANG‏ 


رار 


NGA SE AS کن فب‎ MU Aa 


4991. Telah meceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Abbas Al Jurairi dari Abu Utsman An Nahdi dari Abu Hurairah ia 
berkata: "Pada suatu hari, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membagikan kurma kepada para 
sahabatnya. Beliau beri tujuh butir kurma pada setiap orangnya. Maka beliau juga 
memberiku sebanyak tujuh butir kurma, salah satunya adalah kering, yang tidak ada kurma 
lainnya yang lebih mengherankan bagiku daripadanya karena sedemikian kerasnya kurma itu 
harus dikunyah. 


س و ووس 


PA binary BE SAS‏ ير aa? pe HA gê aaa BUSA‏ سَعْدِقَالَ 
daa KALA A Ba‏ تاطا اور ىا Pala‏ 
Oa SA D‏ بثو Pap IN ENI MASA‏ حر تاو ملسي 


4992. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Telah menceritakan 
kepada kami Wahb bin Jarir Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Isma'il dari Qais 
dari Sa'd ia berkata; "Aku melihat bahwa aku adalah salah seorang dari tujuh orang yang 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Saat itu, kami tak punya makanan kecuali 
dedaunan anggur hingga kami buang kotoran sebagaimana kotoran kambing. Kemudian 
Banu Asad memuliakanku dengan Islam. Karena itu, aku betul-betul telah rugi dan usahaku 
pun sia-sia." 


FB Ss‏ و سيوك ذا يفقوت عا ME‏ زمقا SA JASA 3 akan Ha ISIS‏ 25 شل الله 
DSA PANEI e‏ لالص NN tya FN A3 KL‏ 
,8 ر ود ال AA 2AL‏ ی . مه وم A 23 R3‏ 
Pa Apa aa EK Na‏ الله علد SKI Je Je ka sale‏ 


AA 


4 ANGGAS فلت گيف‎ NGANG كَبَضَهُ‎ KÉNE ya a e ا‎ 
MB Ga S3 AKA ALS ES JEJ Sta Kg Ta 


4993. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub dari Abu Hazim ia berkata: Aku bertanya kepada Sahl, "Apakah Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam makan gandum yang ditapis?" Sahl menjawab, "Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam tidak pernah melihat gandum yang ditapis sejak Allah mengutusnya hingga 
mewafatkannya." Aku bertanya lagi, "Apakah di zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam kalian mempunyai ayakan?" la menjawab, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
tidak pernah melihat ayakan sejak Allah mengutusnya hingga mewafatkannya." Aku 
bertanya lagi, "Lalu bagaimana kalian memakan gandum yang belum terayak?" ia menjawab, 
"Kami menggiling dan meniupnya hingga terbanglah apa yang dapat terbang, sedangkan 
yang tersisa kami basahi dan memakannya." 


4 


22 2 .2 وه وير 


EGA pala DA SI S3 كارو‎ AH AS IG Ga 


4 ba ba 


Ak 


E 


EA î Zs A Â 


z I ا كر .2 76 م و‎ 
áo jea êpas êngg قو‎ MANA DP EA 
MA Ariya pa SAN DA SN صل‎ 


4994. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami 
Rauh bin Ubadah Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi b dari Sa'id Al Magburi dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa suatu ketika ia melewati suatu kaum yang dihadapan 
mereka terdapat seekor kambing yang telah terpanggang. Lalu mereka pun mengundangnya, 
namun ia enggan untuk memakan daging kambing tersebut. Dan Abu Hurairah pun berkata, 


"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam meninggalkan dunia ini, namun beliau belum pernah 
kenyang memakan roti yang terbuat dari gandum lembut." 


A AKA KO د‎ Z - %4 هيم ره‎ ER EA اما‎ T 
BICU iE E a in PANA بن‎ ANAKE S 
Wai 2 da 74 Sa 86 DEP d x (» 0 Te Kaet ot Lag a 03 te 

ANG GA AN SAN NA ANI 
KAN Te AMS 
Ag Jb 


4995. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abul Aswad Telah menceritakan kepada 
kami Mu'adz Telah menceritakan kepadaku bapakku dari Yunus dari Qatadah dari Anas bin 
Malik ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja dan tidak 
pula dengan piring. Dan beliau tidak pernah dibuatkan roti empuk." Aku bertanya kepada 
Qatadah, "Lalu di atas hamparan apa beliau makan?" ia menjawab, "Di atas daun kurma." 


GE Naa na AN ام عن‎ AA a Pa KAKA ANA 
Ga 5 5 SNG ap ANA gada AAU AN 23 PT LA ANA JASA kaé 


4996. Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata, "Keluarga 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari gandum halus selama tiga 
malam berturut-turut sejak tiba di Madinah hingga beliau wafat." 


Bab: At Talbiyah (kuah yang terbuat dari tepung dan susu) 


PARA 2104 Lx: وو‎ 2 ya 2ة ا‎ SANA م وو‎ san 
gei SIAPA عقيّل عن‎ EN A حد يحيى بس د #رعحد‎ 
- Z Z 


DA 


m SEP BAN UN kadis KE Aa 0 ا‎ 
WIS -2 ا‎ 21 sé ار‎ 2 AE يدق“‎ Da aA en 3 


4. 


pyar PENS يض‎ Aa Aiia RNE pon Ag D 


4997. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits Telah menceritakan kepada kami 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwasanya; Bila salah seorang dari keluarganya 
meninggal, dan kaum wanita pun berkumpul lalu bubar kecuali pihak keluarganya, maka ia 
menyuruh untuk menyediakan periuk berisikan bubur yang dimasak dari gandum lembut. 
Kemudian ia membuat campuran daging dan roti dan menuangkan gandum lembut. Setelah 
itu, Aisyah berkata; Makanlah darinya, karena aku telah mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Bubur gandum lembut bisa menghimpun hati yang sakit yang 
menghilangkan kesedihan." 


Bab: Bubur 
اهما عاي‎ alan Temon GRESS MEN AA SS 
pena يكم‎ GS Ea IS Sela saiel Je NG GANG 5 


Kan) Pen IS, AE EKA Jah 56 5Ê PE AN Ga ke EE 


4998. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar Telah menceritakan 
kepada kami Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amru bin Murrah Al 
Jamali dari Murrah Al Hamdani dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Kaum laki-laki yang sempurna sudah sekian banyak, namun dari 
kaum wanita tidak ada yang sempurnya kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah isteri Fir'aun. 
Dan keutamaan Aisyah atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan bubur atas semua 
jenis makanan." 


asai Ne b a AE BA inn 5605 Ea 
AGA Pen AS ALA GELI SE 


4999. Telah menceritakan kepada kami Amru bin 'Aun Telah menceritakan kepada kami 
Khalid bin Abdullah dari Abu Thuwalah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Keutamaan Aisyah atas seluruh wanita adalah seperti keutamaan bubur atas 
semua makanan." 


JA 


PEMB BN iga AN pada NA 


d 


4 g 


Asan ab a EE ea Dog Gea ENTAS‏ يد 


33 


ingan ai A A Ja NCA TEANA 
27 7 
AnA An a? EA 
MEME AGE NEATA 
A 


5000. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir la mendengar Abu Hatim Al 
Asyhal bin Hatim Telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Tsumamah bin Anas dari 
Anas Radliayallahu 'Anhu, ia berkata; Suatu ketika aku bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menemui seorang anak kecil yang memiliki penjahit. Kemudian sang penjahit itu 
menyuguhkan pada beliau hidangan yang berisikan bubur, lalu kembali meneruskan 
pekerjaannya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mencari-cari labunya dan 
mengunyahnya, maka aku pun ikut mengambil dan meletakkannya di depan beliau. Sejak 
itulah, aku menyukai labu. 


Bab: Kambing yang dibuang bulunya, lengan dan lambungnya 


BEA يمالك رضي‎ CÉS NG عن‎ LS NAN Sis 


SA bad Suis Harapan Ade ANALIS JGA 465 
Len 


5001. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid berkata; telah menceritakan 
kepada kami Hammam bin Yahya dari Qatadah ia berkata; "Kami mendatangi Anas bin 
Malik? radliallahu 'anhu sementara pembuat rotinya berdiri. Ia lalu berkata; 'Makanlah. 
Sungguh aku tidak mengetahui bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melihat roti 
berkuah hingga bertemu dengan Allah. Dan beliau tidak pernah merasakan kambing bakar 
sama sekali." 


AT per Ai G ga NGE Sa EGA عبد‎ PAPAN MN EA una 


SI Bata رمن‎ bisa asa E : GEA 


14 


Ser SANA 


5002. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ja'far bin Amru bin 
Umayyah Adl Dlamri dari Bapaknya ia berkata: "Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memotong-motong pundak kambing dan memakannya. Ketika panggilan shalat 
tiba, beliau langsung meletakkan pisaunya lalu melaksanakan shalat tanpa berwudlu lagi." 


Bab: Makanan, daging dan selainnya oleh orang-orang salaf 


7 عدا‎ AN AA Ah عا‎ Aa, DEA SAS LA AE, YA UE ena 
WAN رين لسع‎ 


A 


1 E LANAG BI AK Bella laa Ia 
es MAN AN: عار‎ an tié NG العكر‎ ig ANGGANA AN أ يطعم‎ 


BL ANE, si ah aia saa ANE شَعَ آلْمْحَمَدِصَلَ‎ OS 


EA DENGAN ah AJ‏ دا 


5003. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari 'Abdurrahman bin Abis dari Bapaknya ia berkata, "Aku bertanya 
kepada Aisyah: 'Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk makan daging 
sembelihan hari raya Adlha lebih dari tiga hari? ' Aisyah menjawab; "Beliau tidak melakukan 
itu kecuali pada tahun paceklik (manusia kelaparan), sehingga beliau berharap orang kaya 
memberi makan kepada yang miskin. Dan sungguh, kami biasa makan lengan kambing 
setelah lima belas hari." Lalu dikatakan, 'Apa yang mendorong kalian melakukan itu? ' Aisyah 
tertawa, lalu ia berkata: 'Keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah 


merasa kenyang karena makan roti atau gandum lebih dari tiga hari hingga beliau bertemu 
dengan Allah.' Ibnu Katsir berkata: telah mengabarkan kepada kami Sufyan berkata: telah 
menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abis dengan hadits ini." 


Sa ل كارو دلوم‎ IÉ عَمْرِوعَنْعَطَاءِعَنَ جا‎ SISA APN LEAN مد‎ MASA عبد اله‎ AS 


Aga‏ ر قا 


ii PLAN غ و‎ E MASA Had des og Ang Ja 
جِمَمَاالْمَدِينَدَكَالَلَا‎ D > لِعَطَاءِأَقَالَ‎ 


5004. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad berkata: telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Amru dari Atha dari Jabir ia berkata: "Pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam kami pernah berbekal dengan daging hadyu hingga sampai 
Madinah." Hadits ini dikuatkan oleh Muhammad dari Ibnu Uyainah, dan Ibnu Juraij berkata: 
Aku bertanya kepada Atha: 'Apakah ia mengatakan: 'Hingga kami tiba Madinah? ' Ia 
menjawab: "Tidak." 


Bab: al Hais 


WA NAS BS‏ ج عر وی أى عقوو مول ALAN‏ عبر اشن 
KA AREN ANA lia‏ گال رشو ل الەم اغ BAE PAN laga‏ 


عو 


A Ka a #2 aan بو‎ e sale 
وال‎ hg aah ANTO Ae SORE aa IPS as 


24 

ie ©2 و یک‎ ET روو‎ WA 59. 2 PA 34 P 
Kaam JS As yak Sa LAN JIE Na ينو‎ IS الجن و‎ JAN 
ر رد‎ PA A 2 9 5 

Nai TA 5 0 PES PA ez A NG Ka 


7 
á E Z 


4 


Den E 


AG 


AINI KAN Kapal Paha‏ رصاعم 


5005. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Ismail bin Ja'far dari Amru bin Abu Amru mantan budak Al Muthallib bin Abdullah bin 
Hanthab, bahwa ia mendengar Anas bin Malik ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepada Abu Thalhah: 'Berilah aku seorang pelayan lelaki dari yang kamu 
miliki hingga ia bisa membantuku.' Abu Thalhah lalu keluar dengan membawaku di belakang 
boncengannya. Aku lalu menjadi pelayan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Setiap kali 
beliau singgah pada suatu tempat, beliau banyak membaca: 'ALLAHUMMA INNI 
A'VUDZUBIKA MINAL HAMMI WAL HAZANI WAL 'AJZI WAL KASALI WAL BUKHLI WAL JUBNI 
WA DLALA'ID DAINI WA 'ALAIHI WA GHALABATIR RIJAALI (Ya Allah, aku berlindung kepada- 
Mu dari keluh kesah dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan 


penakut, dan dari lilitan hutang dan penindasan) '. Aku selalu melayani (keperluan) beliau 
hingga kembali dari Khaibar, beliau kembali dengan membawa (mengiring) Shafiyah binti 
Huyai. Dan aku lihat beliau menutupinya dengan kain kemudian memboncengkannya di 
belakang beliau. Sehingga ketika kami tiba di daerah Shahba', beliau membuat hais dalam 
bejana dari kulit, kemudian beliau menyuruh agar aku mengundang para sahabat. Lalu 
mereka menyantap hidangan tersebut, maka itulah awal rumah tangga beliau dengannya. 
Kemudian beliau melanjutkan perjalanan, hingga ketika tiba di gunung Uhud, beliau 
bersabda: 'Ini adalah gunung yang kita mencintainya dan dia mencintai kita.' Ketika 
memasuki kota Madinah beliau mengatakan: 'Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan 
apa yang ada di antara dua gunungnya (Madinah), sebagaimana Ibrahim mengharamkan 
(mensucikan) Makkah. Ya Allah, berkahilah mereka dalam mud dan sha' mereka.' 


Bab: Makan pada wadah yang dilapisi perak 


و a‏ سما قال يعت مجاه داو SAE SI‏ 


ex 


S‏ و 
2 


2114 > 5 1,1 و‎ AZ 5 4 
E SIYANG aaa sang NS Aa 2 فَسََامْمَجَو‎ PLAN as KN PAS GA 

ZA PARA 27 ر‎ 238 Ah ra Ka BIN 
sisakan st TN AA KAT SRS SI ئەيقو‎ UAN 55 Ga NE 


AT ATI a2 . II ا‎ 4, AT 2 aa ta aa > 2 RL 

3 الفضةَولا تا كلوافيصحَافهافإا‎ gama a جو لا تشر‎ RNI AN a 
21 NAN 22 

الدَنْيَاوَلمَافي الآخرَة 


NA 


5006. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata; telah menceritakan kepada 
kami Saif bin Abu Sulaiman ia berkata; aku mendengar Mujahid berkata; telah menceritakan 
kepadaku 'Abdurrahman bin Abu Laila bahwasanya mereka sedang berada di sisi Hudzaifah, 
lalu ia (Hudzaifah) minta minum lantas seorang Majusi memberinya minum. Ketika Majusi 
tersebut meletakkan gelas pada tangannya, Hudzaifah langsung membuangnya seraya 
berkata; "Kalau bukan karena aku telah melarang sekali atau dua kali, " seakan ia 
mengatakan; 'Aku tidak akan melakukan ini (membuang gelas). Sungguh, aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian memakai sutera atau Dibaj (kain 
bersulam sutera), jangan minum dari bejana emas dan perak, dan jangan makan di baskom 
mereka, sesungguhnya barang-barang itu adalah untuk mereka di dunia dan untuk kita di 
akhirat kelak.' 


Bab: Penjelasan tentang makanan 


BAN NAN ALAN a AJENG rena 
PSA Aas MO Kak ntuk 
SAN AN UAN مَل‎ 5 BEA طَاوَ‎ AE AN AN si ga bai 
BEA YAN AN AN Jaa BA sê baba ag NGE 


AHH 


دع 


5007. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abu Awanah dari Oatadah dari Anas dari Abu Musa Al Asy'ari ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Perumpamaan seorang Mukmin yang suka membaca 
Al Our'an seperti buah Utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan seorang 
Mukmin yang tidak suka membaca Al Our'an seperti buah kurma, tidak berbau namun 
rasanya manis. Perumpamaan seorang Munafik yang suka membaca Al Our'an seperti buah 
raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan Perumpamaan seorang Munafik yang tidak 
suka membaca Al Our'an seperti buah hanzhalah, tidak berbau dan rasanya pahit." 


an Y 5‏ اللْهعَليّهوَسَلمْ قال 
Pa‏ 


CA Z 
70 


0 س‎ 2 w A 2 
kala a AN JAS UN a 


5008. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 'Abdurrahman dari Anas dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Kelebihan Aisyah dibanding dengan 
semua wanita, seperti kelebihan bubur atas semua makanan." 


s4 krki‏ ا گے روہ ام - Zl 2 Ê Paz‏ واا ata 2 y‏ ياه 
Was‏ بو A‏ عن مي NE PI Eg E‏ صل Je AAN‏ 
SPD SPAN E E T‏ لو E‏ رر e f fu a?‏ 

den iaaa مهو طعَامَهقإذاقضى‎ SEA aaah N 
5009. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata; telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Sumayy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Safar itu separuh dari siksaan, seseorang dari kalian akan 
terhalang untuk tidur dan makan. Jika telah selesai dari keperluannya, hendaklah ia segera 
kembali pada keluarganya." 


Bab: Kulit hewan 


GL و‎ LoL. 2 
A 


کے ور و ور A eazi,‏ د ور LAN ata,‏ ر AEA‏ 


AAIE CAN ANA A MW aan SEL Na ra NESL د‎ 
سُولٍ الله‎ PSS SEN AE لهاو‎ al افتغتقهافقال‎ AAS اكت عَايشة‎ AGS n 
7 4 Z 2 2 PA 


- A 7 
Ser? ° ES 7 ع ات ىلي‎ USIA > و‎ A ALA 8 Aa 14 ZEN PINTA PESA 
ف أن تقر‎ TE N TEA فقال لۇ شت شَرَطْتِي هلم فإ‎ ka a صل الله‎ 
- 7 


a 03 2 A 2 7 2 A -1 5 R 03 و‎ {z sa و‎ A 2 2 
dap عَابشة و عل‎ La aa رسو ل اله صل‎ SS تقار قه و‎ un 


A pe “ 
4 


IL AI ا يرسو‎ (Ha 


2 ا 


7 5. A A A 5 

AKAR merta اا اا 2ا‎ | AK 
تفورٌ فدعَا بالغداء فاي بخبز وَأَدْم مادم البَيّتِفقالآلم ا‎ 
WE? ع كور اه‎ aa ر ر‎ Aya, 001 DE عرو سے‎ 
Wasan AA تصدق بوعل بَريرَةفأهدتهلتافقالهوَّ صدقة‎ 


5010. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ismail bin Ja'far dari Rabi'ah bahwasanya ia mendengar Al Oasim bin 
Muhammad berkata, "Pada diri Barirah ada tiga sifat yang Aisyah ingin membeli lalu 
memerdekakannya. Keluarganya lalu berkata: "Tetapi perwaliannya tetap untuk kami." Maka 
Aisyah pun melaporkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu 


bersabda: 'Jika mau, kamu bisa membuat persyaratan bagi mereka. Sesungguhnya perwalian 
itu adalah bagi orang yang memerdekakannya.' Al Qasim berkata; 'Kemudian Barirah 
dimerdekakan dan diberi pilihan untuk kembali kepada suaminya atau berpisah. Suatu ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam rumah Aisyah, sementara di atas 
tungku ada periuk yang sedang mendidih. Beliau kemudian minta untuk disiapkan makanan 
pagi. Maka beliau pun diberi hidangan roti dan makanan pendampingnya (semacam kuah), 
lalu beliau pun bersabda: 'Sepertinya aku melihat daging? ' Mereka (yang ada di rumah) 
menjawab, 'Benar, wahai Rasulullah. Tetapi itu adalah daging yang disedekahkah kepada 
Barirah, lalu olehnya diberikan kepada kita! ' Beliau lantas bersabda: 'Daging itu bagi Barirah 
adalah sedekah, sedangkan untuk kita adalah hadiah." 


Bab: Manisan dan madu 


Sana Aa WANG‏ عاي gn NE JA Ikan AA‏ اله 
ES‏ 3 اله صل ال عَلَيّهوَسَلَّم 23 Ja GA NE‏ 


5011. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Abu Usamah dari 
Hisyam ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Bapakku dari Aisyah radliallahu 'anha, ia 
berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyukai manisan dan madu." 


EKA BRI FA ANNA‏ ابا ي EGA ye BN AE‏ ي هر ير 
Ar, a‏ يهو سامل شيع بَطَنِي جي نا NN, MEN‏ ير وَلَّا 


LA 


AAA Keria a ARAS D مي فاد‎ SS 
Je salat Sapa ا‎ 


DUA AG (AI PAS ISA, AN 


5012. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Syaibah ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku Ibnu Abu Al Fudaik dari Ibnu Dzi'b dari Al Magburi dari Abu Hurairah 
ia berkata: "Aku selalu menemani Nabi shallallahu "alaihi wasallam dalam keadaan perut 
kenyang (merasa kenyang meskipun lapar, pent), sehingga aku tidak dapat makan roti, tidak 
bisa mengenakan kain sutera dan tidak memiliki pelayan yang bisa membantuku. Bahkan 
aku mengganjal perutku dengan kerikil, dan aku minta orang lain agar aku bisa membacakan 
ayat kepadanya sehingga ia bisa memberiku sesuatu yang aku makan. Dan sebaik-baik 
manusia bagi orang miskin adalah Ja'far bin Abu Thalib, ia pulang ke rumah dengan 
mengajak kami lalu memberi kami makan dengan apa yang ada di dalam rumahnya. Sampai- 
sampai ia mengeluarkan 'Ukkah (tempat air terbuat dari kulit) yang sudah tidak ada isinya 
lagi, kami lalu membelah dan menjilati apa yang ada di dalamnya." 


Bab: Labu 


7 00 A WA 5 و‎ pp” 

Gia Pa Ki را و‎ E د وچ ارو‎ ema a? ARRA 

DJ aa ka En ES IA NGE PEANG 
A A رم‎ JAR 7 5 A Z 


pem sa AN ہکا تمر‎ dab saé Laga Kemis 
يا کل‎ kasak ên 


5013. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali berkata; telah menceritakan kepada 
kami Azhar bin Sa'd dari Ibnu Aun dari Tsumamah bin Anas dari Anas bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mendatangi seorang penjahit pernah menjadi budaknya. Beliau 
lalu diberi buah labu yang kemudian memakannya, maka aku selalu menyukainya semenjak 
aku melihat beliau memakannya." 


Bab: Membuat makanan untuk saudaranya 


SS IE MET jasa ih Sal EN 3 AA ANNA Ha an AVEA Dana 
طَمَامًا ادغو رَسُو ل الو صل ال‎ ISA JAE peka ا بو‎ Ia apa 
SANG pat A aa yT 


عليه وسم ESA‏ تتا ڪام س كمسو هدار SAS) ASIN ASN JA‏ 


SM Eh NE Anna محمد يو‎ NGÊS Ji NG 37 


a‏ عأ مولام PA EA‏ خُر ى و ڪن ياو PAN ET SAAT‏ يدغ 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah menceritakan‏ .5014 
kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Wail dari Abu Mas'ud Al Anshari ia berkata,‏ 
"Ada seorang laki-laki yang bernama Abu Syu'aib dari kalangan Anshar, ia mempunyai‏ 
seorang budak yang pandai memasak daging, ia lalu berkata kepada budaknya: 'Buatlah‏ 
makanan dengan lima porsi, aku ingin mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam."‏ 
la lalu mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan sejumlah lima porsi‏ 
tersebut. Lalu ada seorang laki-laki yang mengikuti beliau, maka Nabi shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam pun bersabda: 'Engkau mengundang kami dengan lima porsi, padahal ini ada‏ 
seorang laki-laki (lain) yang ingin ikut. Sekarang terserah kamu, memberi izin atau tidak." Abu‏ 
Syu'aib menjawab: 'Aku memberinya izin." Muhammad bin Yusuf berkata, Aku mendengar‏ 
Muhammad bin Ismail berkata: Vika suatu kaum berada dalam suatu meja makan, maka‏ 
mereka tidak memindahkannya ke meja makan yang lainnya. Namun, sebagian mereka‏ 
mengambilkan untuk sebagian yang lain dalam satu meja tersebut, atau mereka tidak‏ 

mengambilnya.' 


Bab: Menghadirkan tamu untuk jamuan makan 


AE al TAS AS Ig: BEJ gala NG مر‎ WA BAE bat 


PN PAN As gasae LA ل الله صل‎ Ja SANGE NGAEN 3 
LA GAN رسو‎ ISA BAE AS ai AE Gada sale 
E aa Tab ر 22 < ال‎ 


AS ka KACER‏ بي يديد Wya KAT SGB‏ لا 
SAN KG AG AN AN pe GD KARIA Ji‏ 


5015. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Munir; ia mendengar An Nadir; telah 
mengabarkan kepada kami Ibnu Aun ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Tsumamah 
bin Abdullah bin Anas dari Anas radliallahu 'anhu, ia berkata: "Aku berjalan bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, padahal aku masih seorang bocah. Beliau lalu 
menemui budaknya yang tukang jahit, budak itu kemudian menghidangkan kepada beliau 
makanan dalam sebuah bejana yang di antaranya adalah buah labu. Beliau lalu memilih- 
milih buah tersebut (untuk dimakan)." Anas berkata, "Ketika aku melihat beliau seperti itu, 
maka aku pun mengambil dan meletakkannya di hadapannya. Sementara budak tersebut 
kembali mengerjakan pekerjaannya." Anas berkata, "Maka aku sangat menyukai buah labu 
semenjak aku melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melakukan hal tersebut." 


KAME aa وسم يتك‎ 


Bab: Kuah 


Pe 
ع‎ ZA Za 


ING abad AE BEAN EME SANAE JU ANA 


KB Pd 3 MAS ZA MAAN NGA GEA 4 Sedan EA Ye GAMES 
J3 


A ر‎ 


Bad pen lane Ar E n 


KA JI‏ اه NG‏ ميذ 


5 NA 


5016. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Salamah dari Malik dari Ishag bin 
Abdullah bin Abu Thalhah Bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang 
tukang jahit mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk menghadiri jamuan yang ia 
masak. Aku lalu pergi bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memenuhi undangan 
tersebut, penjahit itu lalu menyodorkan roti gandum dan kuah yang di dalamnya ada labu 
dan daging yang telah dikeringkan. Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memilih- 
milih buah labu di dalam bejana tersebut, maka setelah hari itu aku sangat menyukai buah 
labu." 


Bab: Dendeng daging 


29 


ALA BELA sa هبو لوعن‎ SEA pai ON AAN ARA 
Cari oa بن عن‎ lou م بن‎ 


24 


2 A 4 
LAS GAN | A TA ah Peran GEA صَل‎ 


5017. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Malik bin Anas dari Ishag bin Abdullah dari Anas radliallahu 'anhu, ia berkata, "Aku 
melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diberi hidangan kuah yang di dalamnya ada buah 
labu dan daging yang telah dikeringkan, dan aku lihat beliau memilih-milih buah labu lalu 
memakannya." 


WEI عَنْعَايِضَدَرَضِيَ‎ aa Anik ا‎ an SS 
FEE EN NG ES A SAN TABAH NANG ea 


Tera و‎ (Men deman 
5018. Telah menceritakan kepada kami Qabishah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Abdurrahman bin Abis dari Bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anhuma, ia 
berkata, "Beliau tidak pernah melakukannya kecuali di saat paceklik yang manusia semuanya 
dalam keadaan lapar, beliau ingin orang kaya memberi makan kepada yang miskin. Dan 
sungguh, kami memakan kaki kambing setelah lima belas hari, dan keluarga Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum berkuah 
selama tiga hari terturut-turut." 


Bab: Orang yang mengambil atau menyuguhkan sesuatu di atas meja untuk 
kawannya 


MEIR d aa a A Sa AJE Jae Ei 


Z 


KISI ÁJ A AE Ne KARAM a aa 


é asgi Pars AE Pe Ita PARA 5‏ 0 شَعِيِرِوَمَرَكَافِيدباموَكَدِيدٌ 


HAN Senin ja LA ISI KA Am 


ااا 
يوم مذو ITN AAN Si‏ 


5019. Telah menceritakan kepada kami Ismail ia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah Bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik 
berkata, "Seorang tukang jahit mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menghadiri jamuan makan yang ia buat. Aku lalu berangkat bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memenuhi undangan tersebut. Penjahit itu kemudian menyodorkan roti gandum 
dan kuah yang di dalamnya terdapat buah labu dan daging yang telah dikeringkan kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Anas berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memilih-milih buah labu dalam bejana tersebut, maka aku selalu menyukai 


labu setelah hari itu." Tsumamah menyebutkan dari Anas, "Aku lalu mengumpulkan buah 
labu ke hadapan beliau." 


Bab: Ruthab (kurma segar) dan mentimun 


ETSA 24 


gali aa‏ يز PE BE ME MA Ha PIA‏ باي 


Ab elsa LA fee ni IE رضي‎ AL 


5020. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah ia berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'd dari Bapaknya dari Abdullah bin Ja'far bin Abu 
Thalib radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam makan 
buah kurma segar dengan gitsa' (semacam mentimun)." 


LA 


MAN باه ود‎ JA BAN a KEN RAN apa SAS LA AG 


wi Kea Sr‏ ةلملا ل jeg s‏ ذقصع وشو 
KAN AA Para KE‏ 


5021. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Abbas Al Jurairi dari Abu Utsman ia berkata, "Aku bertamu ke rumah 
Abu Hurairah selama tujuh hari. Dia bersama istri dan pembantunya membagi malam 
menjadi tiga bagian, shalat di sebagian waktu dan tidur di sebagian waktu. Dan aku 
mendengar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membagi-bagikan kurma 
kepada para sahabatnya, aku lalu mendapat bagian tujuh butir yang satu diantaranya sudah 
rusak (busuk)." 


حَدَّكْمَا nn PENAMA, CAM JASA‏ عر ای هش رة 
محمدبن ES Sode 0 Wi‏ عن اي ua‏ 
معو 


رَضِيَ aah TN aa AG SEL‏ م وَسَلَّمَبَيَتَتَاكَمَرَاقآَصَابَنِي SAS ban‏ 7 هه خم 


1 77 2 2 “<2 A رو‎ 


5022. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ash Shabbah berkata, telah 
menceritakan kepada kami Ismail bin Zakaria dari Ashim dari Abu Utsman dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membagi-bagikan kurma 
kepada kami, lalu aku mendapat bagian lima biji, empat masih dalam keadaan bagus dan 
satu telah rusak. Maka, satu biji itulah yang membuat gigiku susah untuk mengunyahnya." 


Bab: Ruthab (kurma segar) dan kurma kering 


$ 


NZ s$ KEL Agr 81 A‏ م La 57 2, LA‏ و و 
بو GSE‏ ابو KEE NAE AN e‏ 
20 ر م« ي Lg‏ و 22 - Z 13 - A AC AMIN IT‏ و و 7 
الله بنا pe, Akan SU‏ عبد الله ر ضی A‏ كَانَبِالْمَدِينَدَيمُودِيّوَ BS‏ 


- pd Ar 7 ر‎ 


i 


ZA دو عر‎ ka 57 - AN 


a 4 H PAPAA l tt 1 0 Ea - 2... AA 24 
Pb In NA 


kasak PLAN ME ES KENA الجَدَادِوَكَم‎ 


A 


AM NILAI دي هجاو ي فخي‎ ana Aa NI 


AA‏ قو ANA EN AANG‏ صل لمعك دوسلا ايالخل 
OA‏ 33 


NGÊS raat, Be ين يدي‎ RS بقلي ل رطب قو‎ a na 


7 4 ر ر ممه‎ ILAA? و ووو‎ Ge 
SA kaki bi NÈNG BISA asa لي‎ age ME يعرش ك يا جاب ر‎ 


7 
Z - 


LAN 


AIA EU YG AL عليه ليواي ل‎ SAS 


Papar صل ال‎ NG Sa insa Jah LL FA SANG a 


2 هين‎ Lot as ب‎ 


IR (Maa MEN APN رسو‎ ag قال‎ a5 Tam 


A 


ر و مس 


الكووم وَغَيرِ لك يقالع Wika‏ 


5023. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Ghassan ia berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Ibrahim 
bin 'Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, 
ia berkata, "Di Madinah ada seorang Yahudi yang meminjamiku setandan kurma-dan Jabir 
sendiri memiliki kebun yang ada di jalan menuju Ruumah (nama tempat), namun tidak 
berbuah selama setahun-, orang Yahudi itu kemudian datang kepadaku meminta 
pembayaran kurma, namun aku tidak mendapatkannya. Maka aku minta tenggang waktu 
hingga tahun mendatang tetapi ia menolak. Maka aku mengabarkan hal itu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda kepada para sahabatnya: "Berjalanlah. Kita 
minta penangguhan kepada Yahudi itu untuk Jabir." Mereka kemudian mendatangiku di 
kebun milikku, beliau lalu berbicara dengan Yahudi tersebut hingga Yahudi itu pun berkata, 
"Wahai Abul Oasim, aku tidak akan memberinya tenggang waktu." Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melihat hal itu, beliau lalu bangkit dan mengelilingi kebun kurma tersebut, 
kemudian beliau mendatangi Yahudi itu dan bernegosisasi, namun Yahudi itu tetap tidak 
mau (memberi penangguhan). Aku lalu berdiri dan membawakan sedikit kurma dan 
meletakkan di depan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau pun memakannya. Setelah 
itu beliau bersabda: "Wahai Jabir, dimana tenda tempat kamu berteduh?" Aku lalu 
mengabarkannya. Beliau berkata lagi: "Siapkanlah untukku." Maka aku pun menyiapkan 
tenda tersebut untuk beliau, beliau kemudian masuk dan tidur. Setelah bangun, aku kembali 
menemui beliau dengan membawa segenggam kurma, beliau lalu memakannya. Kemudian 
beliau berdiri dan bernegoisasi dengan orang Yahudi tersebut namun ia tetap menolak. 
Kemudian beliau kembali mengelilingi kebun kurma tersebut dan berkata: "Wahai Jabir, 
goyangkanlah (pohon kurma) dan gantilah untuknya." Aku lalu menghampiri batang kurma 
dan menggoyangnya dan mengambil sesuatu yang akan aku gunakan untuk menggantinya. 
Dan ternyata lebih, aku lalu keluar dan menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk 
mengabarkan kepadanya. Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku 
adalah utusan Allah. lafazh 'Urusy dan 'Arisy bisa berarti sebuah bangunan. Ibnu Abbas 


berkata mengenai firman Allah: MA'RUSYAAT, (Al An'am: 141): apa saja yang bisa menaungi 
dari pepohonan. 


Bab: Makan jumar 
Keja LN en JAENA NA Gaia 2 ردا‎ 
e 9 Neg KA رضي الع اقَالَبَيتَانَحَنْ‎ 


Pa 
HA 
AG e 24 


3513163 SETAN es َنَت‎ SNE گنه گب‎ i AA alan sale NGA 


NA 


eT PSN عَشَرَ‎ aa GG افك‎ ANG ga AN هي‎ 
لا‎ AM 


5024. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats berkata, telah 
menceritakan kepada kami Bapakku berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia 
berkata; telah menceritakan kepadaku Mujahid dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, 
ia berkata, "Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu 
dihidangkanlah kurma yang sudah kering. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: 
"Sesungguhnya di antara pepohonan itu ada satu jenis pohon yang keberkahannya seperti 
seorang Muslim." Lalu aku mempunyai perkiraan bahwa pohon itu adalah pohon kurma, aku 
berkeinginan menjawab; 'Wahai Rasulullah, itu adalah pohon kurma', namun aku melihat 
bahwa di antara sepuluh orang yang ada aku adalah yang paling muda. Maka aku pun diam. 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: "Yaitu pohon kurma." 


Bab: Al Ajwah 


NGINA aa ES هاش و‎ KAN Bg Sedan 
Nak NG PEN ga تصن يوم‎ aya mkn al عله‎ 9 JA 


42 
5025. Telah menceritakan kepada kami Jum'ah bin Abdullah berkata, telah menceritakan 
kepada kami Marwan berkata, telah mengabarkan kepada kami Hasyim bin Hasyim berkata, 
telah mengabarkan kepada kami Amir bin Sa'd dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa setiap pagi mengkonsumsi tujuh butir 
kurma 'Ajwah, maka pada hari itu ia akan terhindar dari racun dan sihir." 


Bab: Makan kurma dengan dua biji-dua biji sekaligus 


r 


ai Iaka KASI نسحتي ال‎ GG KAN SISA SAS 


a ARRI 


2 Gala MASA صل‎ LAN SBN) 53 
AA Sa WAJAN GNI AA اقرا‎ 


5026. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata, telah menceritakan kepada kami Jabalah bin Suhaim ia berkata, "Kami 
mengalami kesulitan (paceklik) bersama Ibnu Zubair, Abdullah bin Umar lalu memberikan 
kami kurma. Saat kami makan Abdullah bin Umar lewat di hadapan kami, maka ia pun 
berkata: "Janganlah kalian berserikat (menggabungkan kurma saat makan). Sesungguhnya 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang untuk berserikat." Kemudian ia mengatakan lagi, 
"Kecuali jika ia minta izin kepada temannya." Syu'bah berkata, "Lafadz 'izin' ini adalah 
ucapan Ibnu Umar." 


A TEA ? دال‎ 04 


Bab: Mentimun 


Pesan‏ عبد AA a‏ سعد áis pas 5 BAE LA ena e aka‏ قَالَ 
ka sasa aké NGABA JA‏ يا Na LN‏ 


5027. Telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Abdullah ia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Ibrahim bin Sa'd dari Bapaknya ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Ja'far 
berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam makan kurma segar dengan gitsa' 
(sejenis mentimun)." 


Bab: Keberkahan pohon kurma 


“Ga 


AN IE مجاه د قال سيعت اين مر‎ KA II SA Ca 
PEA KAN Ga) LA Jaan SAS 2 SANA NG ka aé MAS A 


5028. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Thalhah dari Zubaid dari Mujahid ia berkata, "Aku mendengar Ibnu 
Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara jenis 
pohon ada yang seperti seorang Muslim (keberkahannya), yaitu pohon kurma." 


Bab: Menggabungan dua warna atau dua makanan 


LA 


g 2 4 A A G Pd 4 0 eA R2 
abên des PANA PANE 


5029. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mugatil berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Bapaknya dari 


Abdullah bin Ja'far radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam makan kurma segar dengan gitsa' (sejenis mentimun)." 


Bab: Memasukkan tamu sepuluh orang-sepuluh orang 


MAKA Nana 5‏ محمد al GA SAS‏ لقعا عو اجرج وتو ود عكر 


Ee AA An 


Daan yaaa dala 


pa AA ja PBS En KA Anie SE as pak‏ ف أَصْحَابِهِ 


و و 


AG PS AAA ea asma‏ طَلْحَدَكَالَيَارَسُولَالَهِنّمَا 
هو مي آم e Sana‏ کک SEAL EN AN AE‏ 


Pa PU < 


n Jung JA KI Sia SAK 
PA هَل دص‎ BA, alasa SANA 


5030. Telah menceritakan kepada kami Ash Shalt bin Muhammad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Al Ja'd Abu Utsman dari Anas. (dalam jalur 
lain disebutkan) dan dari Hisyam dari Muhammad dari Anas dari Sinan Abu Rabi'ah dari Anas 
bahwa Ummu Sulaim, ibunya, membuat makanan dengan satu mud gandum dan 
membuatnya semacam adonan, lalu ia memerah susu satu bejana (kecil dari kulit). 
Kemudian ia menyuruhku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku lalu mendatangi 
beliau yang saat itu sedang bersama para sahabatnya. Kemudian aku mengundangnya. 
Beliau bertanya: "Bersama semua (orang) yang bersamaku ini?" aku lalu kembali dan 
menyampaikan, "Sesungguhnya beliau mengatakan 'Bersama semua orang yang bersamaku? 
' Abu Thalhah kemudian keluar menemui Rasulullah, ia berkata, "Wahai Rasulullah, itu 
hanyalah sesuatu (makanan ala kadarnya) yang dibuat oleh Ummu Sulaim." Beliau lalu 
masuk dan makanan tersebut dibawa ke hadapan beliau, lalu beliau bersabda: "Suruhlah 
sepuluh orang untuk masuk bersamaku." Mereka lalu masuk dan makan hingga kenyang. 
Beliau lalu bersabda lagi: "Suruhlah sepuluh orang untuk masuk bersamaku." Mereka lalu 
masuk dan makan hingga kenyang. Beliau bersabda lagi: "Suruhlah sepuluh orang untuk 
masuk bersamaku." Sehingga jumlah mereka mencapai empat puluh orang. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam kemudian makan dan setelah itu beliau pergi. Maka aku pun melihat, tapi 
kenapa tidak ada yang berkurang darinya sedikitpun." 


سے 


Bab: Sayuran dan bawang putih yang dimaruhkan 


RS 


TAI SANA yA ISI ارِتْعَنْعَبَدِ بز‎ DEA LS 


Pi 


A‏ و ا ag AT Aa‏ ده 
يقو لف التو م فقَالَّمَنَأ كل فَلايَقَرَبَنَمَسَحِدَمًا 


5031. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abdul Warits dari Abdul Aziz ia berkata; Ditanyakan kepada Anas, "Apakah kamu pernah 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan tentang buah bawang?" Beliau 


mengatakan: "Barangsiapa memakannya, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat 
shalat kami." 


5 w 


P Woa خا ونش‎ aaia SALA AÉ NET As 5s 


PG S JENANG ALAN صل‎ ANE ESA بن عبد ال رضي‎ ESAI 
KS > 7 A AJA PAD 25 


5032. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Shafwan Abdullah bin Sa'id berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari 
Ibnu Syihab ia berkata: telah menceritakan kepadaku Atha bahwa Jabir bin Abdullah 
radliallahu 'anhuma menyakini dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Barangsiapa makan bawang merah atau bawang putih, hendaklah ia menjauhi kami, atau 
beliau mengatakan, "Hendaklah ia menjauhi tempat shalat kami." 


Bab: Buah dari pohon arak yang masak 


GAS GAN Gg yesung A3 yu JNE MSN EA ERA سید غر , ر حَ‎ una 
م ر‎ 2 Wi س اور‎ 2 NX ود‎ 2 - 
es Sal Sa sa sed MIN AN سو‎ Jas EMS paes 


TT SIA رَعَى‎ ENY EL السو‎ Ie 
5033. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu 
Salamah ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Jabir bin Abdullah ia berkata, "Kami 
pernah bersama Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam di Marru Azh Zhahran memetik biji 
pohon Arok (pohon siwak), beliau lalu bersabda: "Hendaklah kalian mengambil biji hitam 
buah itu, sebab ia sangat bagus." Jabir lalu bertanya: "Apakah engkau mengembala 
kambing?" Beliau menjawab: "Ya. Tidak ada seorang Nabi kecuali ia mengembala." 


Bab: Berkumur setalah makan 


CL LIKE N AE يار‎ MAH Nani and LANANG YA 
A 


4 
PDA w 


Kio PA Te Loes K Éi Ga aan Ndan aiei AA Asa 


2 2 


gp? 7A 


JA EN PSI E a da 
هي مِنَ خَيرَعَلَ رَوْحَدَدعَابِطْعَم‎ 00 KAL ES 35 KE sale KIE eá 
SANG kaé kasa janin و‎ Jaa a ES PA Kin BW 
Per IS 3 3 


5034. Telah menceritakan kepada kami Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan 
aku mendengar Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar dari Suwaid bin An Nu'man ia berkata, 
"Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menuju Khaibar, ketika sampai 
di Shahba', beliau minta disiapkan makanan. Dan beliau tidak diberi kecuali hanya sawig 
(tepung gandum yang dicampur dengan air), kami lalu memakannya. Beliau kemudian 
berdiri untuk melaksanakan shalat, beliau berkumur lalu kami pun ikut berkumur." Yahya 
berkata: Aku mendengar Busyair berkata, telah menceritakan kepada kami Suwaid berkata, 
"Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menuju Khaibar, ketika kami 
sampai di Shahba' -Yahya berkata, jaraknya dengan Khaibar hanya beberapa mil-, beliau 
minta untuk disiapkan makanan. Dan beliau tidak diberi hidangan kecuali hanya sawig, kami 
lalu makan bersama beliau. Kemudian beliau minta diambilkan air, beliau lalu berkumur dan 
kami pun mengikutinya berkumur, kemudian beliau mengimami kami shalat Maghrib dan 
tidak berwudlu lagi." Sufyan berkata, "Sepertinya kamu mendengarnya dari Yahya." 


Bab: Menjilat jari sebelum diusap dengan sapu tangan 


BAN bE بن دیتار‎ spé RENATA CECE SAAL 


GI GN GIRL ل بي مان‎ 222 Ts 3 Gi Lana ot 

PA AEA EAE SS PAGI قال‎ aa sal 

5035. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Amru bin Dinar dari Atha dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian makan, maka janganlah ia mengelap 
tangannya hingga ia menjilatinya." 


Bab: Sapu tangan 


Pa 
قا‎ SAN ار‎ 


NA PE ya AN ajaa‏ نْسَعِبِدِبْنِالَحَارِثْعَنٌ 
pe‏ َعَم الل رضي A ANG E NGANGEN‏ ات DA SGS SIANG‏ 


4 


A ATA P كعم كم ممه‎ A AR A WG هورم‎ 7 
N) مَمَادِيل‎ ISS BIS لزيا اتوي‎ aa IKA Jo 


4 


LEE IL AKAN biela ya CA‏ ضا 


5036. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibnul Mundzir berkata: telah menceritakan 
kepadaku Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku dari Sa'id 
Ibnul Harits dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, Bahwasanya ia bertanya kepadanya 
tentang wudlu karena memakan sesuatu yang terkena api (dibakar). la menjawab, "Tidak. 
Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kami tidak menemui makanan seperti itu kecuali 
sedikit. Jika kami mendapatkannya (makan) dan tidak memiliki sapu tangan untuk mengelap 
telapak tangan, betis dan telapak kaki, maka kami shalat dan tidak berwudlu lagi." 


Bab: Doa setelah makan 


29 


LANG MK TA = 2 13 A 
F NGABA A gis NAS) 556 SIA SAS g JANG 
تفن نه‎ LANG, AN 35 Kab a KUE, Su 
رَبَّا‎ 


5037. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Tsaur dari Khalid dari Abu Umamah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
jika mengangkat lambungnya (selesai makan), beliau membaca: 'ALHAMDULILLAHI 
KATSIIRAN THAYYIBAN MUBAARAKAN FIIHI GHAIRA MAKFIYIN WA LAA MUWADDA'IN WA 
LAA MUSTAGHNAN 'ANHU RABBANAA (Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, 
yang baik dan yang mengandung keberkahan di dalamnya, bukan pujian yang tidak dianggap 
dan tidak dibutuhkan oleh Tuhan) '." 


29 


JAM Ar Bea يدَعَنَ حَالِدِ بْنِمَعْدَ 23 نأ‎ PS Pb ee Arena 
X قا مكنيو‎ a Kab NYAN abiat AI 


A 
A Pd 3) 


PAN‏ ََالْحَمَدَهرَبَتَاغَي مكف و لامو $5 iaag‏ ما 


5038. Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Tsaur bin Yazid dari Khalid bin 
Ma'dan dari Abu Umamah bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam jika selesai dari makan, 
sekali waktu dengan lafadz, 'jika mengangkat lambungnya, beliau mengucapkan: 
"ALHAMDULILLAHILADZII KAFAANAA WA ARWAANAA GHAIRA MAKFIYIN WA LAA 
MAKFUURIN (Segala puji hanya milik Allah yang telah memberi kecukupan kami dan 
menghilangkan rasa haus, bukan nikmat yang tidak dianggap atau dikufuri) ', dilain waktu 
dengan lafadz, 'ALHAMDULILLAHI RABBINAA GHAIRA MAKFIYIN WA LAA MUWADDA'IN WA 
LAA MUSTAGHNAN RABBANAA (Segala puji hanya milik Allah Rabb kami, bukan pujian yang 
tidak dianggap dan tidak dibutuhkan oleh tuhan) '." 


Bab: Makan bersama pembantu 


Tai 


NAS, دا شعن محم هو از ټاو قال سيعت آباهر ير‎ AE Jas SS 
AB do SA AS KAH E 1 IG ka saé 


A 


Gie 2 A 
Senari 


5039. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Muhammad -yaitu Ibnu Ziyad- berkata; Aku mendengar Abu Hurairah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika budak salah seorang dari kalian 
datang kepadanya dengan membawa makanan, jika ia tidak mengajaknya duduk bersama, 
hendaklah ia mengambilkan untuknya satu atau dua asupan, atau satu atau dua suapan. 
Sebab ia telah merasakan rasa lelah dan capeknya." 


Bab: Seseorang yang diudang makan lalu ia mengatakan "Dan, orang yang 
bersamaku ini?" 


عو 


“5 4 ر را‎ D Si 
Sa PN GEN SS 8 AIA كو‎ Al arak AN PPA Len ra 


SE ANA و‎ HAN SR NI كا جُلَ‎ JG a 


Pd 


nes PARA A 
bera ubedi كيه وسم حامس‎ BISA Nda KALA 


2 


A 0 D ر 4 ا‎ alr LAI 
OSORES أَبَاشْمَييِإنَ‎ AA A 
5 SNN PESAN 


5040. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abul Aswad berkata, telah 
menceritakan kepada kami Abu Usamah berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy 
berkata, telah menceritakan kepada kami Syaqiq berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abu Mas'ud Al Anshari ia berkata, "Seorang laki-laki Anshar bernama Abu Syu'aib memiliki 
seorang budak laki-laki yang pandai memasak daging, suatu ketika ia datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang saat itu sedang bersama para sahabatnya. Ia melihat pada 
wajah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tanda kelaparan, maka ia segera menemui budak 
laki-lakinya seraya berkata, "Buatlah makanan untukku yang cukup untuk lima orang, sebab 
aku ingin mengundang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan makanan yang cukup untuk 
lima orang." Budak tersebut kemudian membuat sedikit makanan, maka laki-laki Anshar itu 
mengundang Rasulullah. Beliau lalu datang dengan diikuti oleh seorang laki-laki (selain dari 
lima orang yang telah disiapkan makanan untuknya), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lantas 
bersabda: "Wahai Abu Syu'aib, ada seorang laki-laki yang ikut kami, jika kamu mau kamu 
boleh memberinya izin, jika tidak maka kamu boleh meninggalkannya?" Abu Syu'aib 
menjawab, "Tidak, bahkan aku telah memberinya izin." 


Bab: Jika makan makan malam telah siap maka tidak boleh tergesa-gesa 


JA JA BMN SILANG RN DAN AS KAYU gp Ga 


I 2 2 2. Aina A 2 2 2‏ او ر ر و 
جع AG ANA AN ag‏ رسو D Gara AN AN‏ 
Saga,‏ الك لاء اڪاو ال کين الي گان ير PIA‏ 


5041. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman berkata, telah mengabarkan kepada 
kami Syu'aib dari Az Zuhri, dan Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu 
Syihab ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Ja'far bin Amru bin Umayyah bahwa 
bapaknya Amru bin Umayyah mengabarkan kepadanya, Bahwasanya ia melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memotong-motong daging lengan kambing yang ada di 
tangannya, ketika panggilan shalat diserukan, beliau meletakkan lengan kambing dan pisau 
yang beliau gunakan untuk memotong-motong. Beliau kemudian berdiri melaksanakan 
shalat dan tidak berwudlu lagi." 


NELLA عوك كتاذ هو عن ار بَعَ نَأ قِلَابَدَعَ نيبن مَالِرَضِيَ اله‎ AN Aa 


7 


PE SEN AGE el UN MANGAN Tee MAN Paste Pa 

Aa NA DK LA NA Als ور ولا د وعم ردص‎ ARAS 

PIA a at AK Dea yak 
KA 


5042. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Wuhaib dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika makan malam telah tersedia dan igamat 
dikumandangkan, maka dahulukanlah makan malam." Dan dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 
Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti ini." Dan dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 
Umar bahwa suatu kali ia pernah makan malam sementara ia mendengar suara bacaan 
Imam." 


35 Te Sya 2 وه‎ > 75 A 7م وو‎ arak 
gh WE Ki NE 5 oi RE AA SAS محمدبَنْ يوسف سف‎ CAS 


AA 


BERAT الْعََاءْقَابَدَمُوا بِالْعَسَاءِقَالَوُهَيْبوَيَحَيَى‎ a SAS Ela sara 


هِشَامإِدَاوْضْء الْعَشَاءُ 
Tee ak‏ 


5043. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusus berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari Aisyah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika iqamah telah dikumandangkan, sementara makan 
malam telah tersaji, maka hendaklah kalian mulai dengan makan malam." Wuhaib dan Yahya 
bin Sa'id dari Hisyam menyebutkan, "Jika makan malam telah terhidang." 


Bab: Firman Allah "...dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu..." 


حَدَدْنِي PISA NN ANE‏ اه قال aa SEN SA‏ بن 
A 5 ADA WA‏ 


KA NG Ag 10 CAKE Sun SS بِالْحِجَابٍ‎ SENG ES 


"a 


ae sa a pns, شو 36 ر‎ :3 : sena 
LAN IA Pen e é و ب‎ Ara BA SL jaka A54 AM » LA Jo go ف‎ 


MAKA جَعَْتمَعَهُ‎ DN yêm حر‎ PANAS pe NG a ME NGGAYUH 
Sian SEA ANG KN AL AI EPA a جوش‎ 


Lap NA 


> و م 2 


SERI PAJAK WA IA AAS 


5044. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad berkata, telah menceritakan 
kepada kami Ya'gub bin Ibrahim ia berkata: telah menceritakan kepadaku Bapakku dari 


Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Anas berkata, "Aku adalah orang yang paling paham dengan 
hijab, Ubai bin Ka'b pernah menanyakannya kepadaku. Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam menjadi pengantin dengan Zainab binti Jahsy, beliau menikahinya di Madinah. 
Beliau lalu mengundang para sahabat untuk menghadiri jamuan makan setelah siang hari. 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kemudian duduk bersama beberapa orang setelah 
orang-orang pergi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berjalan pergi dan aku 
mengikutinya, hingga beliau sampai di depan pintu kamar Aisyah. Beliau mengira bahwa 
para sahabat tersebut sudah pulang, maka aku pun mengikuti beliau keluar dan ternyata 
mereka masih duduk-duduk di tempat mereka. Beliau lantas kembali masuk ke dalam, dan 
aku tetap mengikuti untuk yang kedua kalinya, hingga ketika sampai di depan pintu kamar 
Aisyah, beliau kembali keluar, dan aku tetap mengikutinya. Dan ternyata mereka semua 
telah pergi, kemudian beliau memasang hijab antara aku dengannya, lalu turunlah ayat 
hijab." 


Kitab: Agigah 


Bab: Memberi nama anak 


PA 
8 
AS a 


- اور وير 


A 4, 

KEM apa PE 
gan A aga Ka | Kana 
SANI Sa 


5045. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Buraid dari Abu Burdah dari Abu 
Musa radliallahu 'anhu, ia berkata, "Anak laki-lakiku lahir, kemudian aku membawanya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lalu memberinya nama Ibrahim, beliau 
menyuapinya dengan kunyahan kurma dan mendoakannya dengan keberkahan, setelah itu 
menyerahkannya kepadaku." Ibrahim adalah anak tertua Abu Musa. 


3 


Aa z 4 


BETA ضي‎ AA neha عن همام عن‎ BESAR Sis 
AM HIS بي‎ PARI ا‎ 


5046. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah 508ص‎ kepada kami 
Yahya dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Seorang bayi 
dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang kemudian beliau suapi dengan 
kunyahan buah kurma, ketika bayi itu kencing, beliau memercikinya dengan air." 


ر 2م 7 PA PA 2 A Pa p‏ - 5 و 
GE SAS‏ بن ڪر PENA EA ki PPA P‏ 
5 الما أا مت بمَبد اله KAG YANA KA TA Da KK KN‏ 
ziz ZA AA Ant A ES‏ ليوو سم Ki PAN ka ah‏ 
JE‏ في فيه قكان أ PNS: Pan : LN háló NENG‏ 


A AGAL 


555 KAH YA PAN ara BOGA AA KA GENG 


-é SI پو‎ SL 3 Sh 


5047. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Asma binti Abu Bakar radliallahu 'anhuma, Bahwasanya di Makkah ia hamil 
karena hubungannya dengan Abdullah bin Zubair (suaminya). la berkata, "Aku lalu keluar 
menuju Madinah, ketika sampai di Quba, aku singgah dan melahirkan di sana. Aku lalu 
membawa bayiku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan aku letakkan di 
pangkuannya. Kemudian Beliau minta diambilkan buah kurma, lalu mengunyahnya untuk 
kemudian meludahkannya ke dalam bayiku. Maka pertama kali yang masuk ke dalam 


A rar a atz .. 
Sean باء فو‎ 
A 


perutnya adalah ludah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau memberi kunyahan 
kurma dan mendoakan keberkahan kepadanya. Dia adalah bayi pertama yang lahir dalam 
Islam. Orang-orang pun bangga, sebab telah dikatakan kepada mereka 'sesungguhnya orang- 
orang Yahudi telah menyihir kalian, sehingga kalian tidak akan memiliki anak'." 


Kem 5 PEN AL: KA يدبن هار‎ SAS Jah MI Aa 
EL AN AAL Pe NENG Aa PEKA ن مالك رضي‎ 
a BISA AG AA لکا ماع‎ 
JET AE II AAL PAS AN EGG A 
gone MTA ADAM كم قال‎ WA 
ISLAMI GA ga kaa a pala ME سام اق به اَي صل‎ al صل‎ 
0 MEA صل‎ LANSIA IEEE a aE 
BEGAL NASA FN AA MEA ES NE LN پوو‎ SS الصّبِيَ و‎ GI AAA 


Ge 0 


SARAAN 


Fi 


5048. Telah menceritakan kepada kami Mathar Ibnul Fadll berkata, telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Aun 
dari Anas bin Sirin dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, ia berkata, "Anak Abu Thalhah 
sedang sakit, ketika Abu Thalhah keluar anaknya meninggal. Dan ketika Abu Thalhah kembali 
ia bertanya, "Bagaimana keadaan anakku?" Ummu Sulaim menjawab, "Dia lebih tenang dari 
sebelumnya." Ummu Sulaim kemudian menyuguhkan makan malam, maka Abu Thalhah pun 
makan malam kemudian bersetubuh dengannya. Setelah selesai (dari jima') Ummu Sulaim 
berkata, "Anakmu telah dikuburkan." Maka diwaktu pagi, Abu Thalhah mendatangi 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan mengabarkan kejadian tersebut. Beliau bertanya: 
"Kalian tadi malam menjadi pengantin?" Abu Thalhah menjawab, "Ya." Beliau pun berdoa: 
"Ya Allah, berkahilah keduanya." Ummu Sulaim kemudian melahirkan seorang anak, lalu Abu 
Thalhah berkata kepadaku, "Jagalah ia hingga engkau bawa ke hadapan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." Anas kemudian membawa bayi tersebut kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, dan Ummu Sulaim membekalinya dengan beberapa kurma. Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian meraih bayi Abu Thalhah, beliau lalu bertanya: "Apakah ia (Anas) 
membawa sesuatu?" para sahabat menjawab, "Ya. Beberapa butir kurma." Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam kemudian mengambil kurma dan menguyahnya, kemudian beliau ambil 
kunyahan dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam mulut sang bayi, baru setelah itu 
memberinya nama Abdullah." Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna 
berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Ady dari Ibnu Aun dari Muhammad dari 
Anas lalu ia menyebutkan hadits tersebut." 


Bab: Membuang kotoran pada anak saat akikah 


ر ا ر 1x8,‏ د وهو ED pa Ia,‏ ےم ور - 2 ra?‏ 


- 4, 


G2 WAFER sl‏ 1 258 22822 م مسماعع GANGGA A‏ اام د LB‏ ماه ركع وم ادام 
ag‏ قال SAE E a an GAES Lens‏ 


PA 
م‎ 2 a2 rg © KA z9 PER NG AS ل ) سوم )1م‎ fha z 
A 


4 


الراب Jala ALAN AN Aé Alap‏ رَو اهيز SAN‏ اهي ڪنان 


SEMEN AE ME هب عن جر ير‎ YAN AG لهو‎ POLA سير ين‎ 
Eis ea yo NG رسو‎ EA JEANS ين‎ Mn NASA 
25 م و‎ 2 8 aa 
SRA sasa SASAE gka Se 
5049. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Sulaiman bin Amir, ia berkata, "Pada 
anak lelaki ada kewajiban akikah." Dan Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami 
Hammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Ayyub dan Qatadah dan Hisyam dan 
Habib dari Ibnu Sirin dari Salman dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan berkata tidak 
satu orang dari Ashim dan Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ar Rabab dari Salman bin Amir 
Adl Dlabiyyi dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Yazid bin Ibrahim juga menceritakan 
dari Ibnu Sirin dari Salman perkataannya, dan Ashbagh berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Ibnu Wahb dari Jarir bin Hazim dari Ayyub As Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin 
berkata, telah menceritakan kepada kami Salman bin Amir Adl Dlabbi ia berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Pada anak lelaki ada kewajiban 
'akikah, maka potongkanlah hewan sebagai akikah dan buanglah keburukan darinya." 


LA LA 
(3 


KAET A23 AN KAT ee ر اا‎ E AG a 
جندب‎ ge مع حَدِيث العقيقة فس التهفقال من‎ aa AAN JUN 


5050. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abul Aswad berkata, telah menceritakan 
kepada kami Quraiys bin Anas dari Habib bin Asy Syahid ia berkata, "Ibnu Sirin menyuruhku 
agar aku bertanya kepada Al Hasan dari siapa ia mendengar hadits tentang akikah, aku pun 
menanyakannya, dia lalu menjawab, "Dari Samurah bin Jundub." 


Bab: Al Fara' 


LA 
2 ع ور‎ 


Hn ae و‎ uk LA 2 ع يمرو لاس 26 ده دو ع و ملع‎ ANGANGGE 
هر يَرَةرَضي‎ ega يعن ابن‎ FR NE خر‎ Gana عبّدان حدتتاعبداله ا خر‎ Was 
A 4 


BASA Sie A ME) K éga SALA Aah 


Pe 
2 

NG‏ و الى ر 

يتم وَالعتيرةفي رجب 

P - NANG - 


5051. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah menceritakan kepada kami 
Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Az Zuhri dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada Fara' dan Atirah. Fara' adalah anak 
pertama seekor unta yang mereka sembelih untuk sesembahan mereka, dan Atirah adalah 
hewan (kambing) yang mereka potong di bulan rajab." 


Bab: Al Atirah 


BEE ANE LAN JATU سعيد‎ é حَدَتْمَاعَنَ‎ ANE JAMAAH WA as 


ra 


A FA A 


AA kasak ih Aw سدم قال لار ولاعت‎ MA Je 
SIKA saat ا‎ 


5052. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada 
kami Sufyan berkata; Az Zuhri telah menceritakan kepada kami dari Sa'id Ibnul Musayyab 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak ada Fara' 
dan Atirah." Beliau lalu jelaskan: "Fara' adalah anak pertama seekor unta yang mereka 
sembelih untuk sesembahan mereka, dan Atirah adalah hewan (kambing) yang mereka 
potong di bulan rajab." 


Kitab: Penyembelihan dan perburuan 


Bab: Membaca basmalah saat berburu 


BANTEN ضِي‎ DAA عن عدي‎ AL a É Sis a 
A اعات وا ات‎ A د ا ای‎ pé da gala 


p 4 و ىك 2 اس هم‎ Â م 4ه 7 2 ص‎ kgr ر ص‎ BA p 
كلابك‎ HAL SIS قَقَالَمَا أْمَسَكَعَلَيَكَفَكُلَْإنَأخْدَاألكاب د کاةوَ‎ a 


م 


1 


P‏ ب llar?‏ 7 ور ور IAZ AMBEK Ka‏ لام 
BOS EA AS USB SE PARI STI SS US‏ 


5053. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim berkata, telah menceritakan kepada 
kami Zakaria dari Amir dari Adi bin Hatim radliallahu 'anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang hasil buruan Al Mi'radl, beliau menjawab: "Jika 
yang mengenai adalah bagian tajamnya maka makanlah, namun jika yang mengenai adalah 
pada bagian (sisi) tumpulnya maka itu adalah Waqidz (hewan yang dibunuh bukan dengan 
senjata tajam)." Aku lalu bertanya tentang hasil buruan anjing, beliau lantas menjawab: "Apa 
yang ditangkap untukmu maka makanlah, sebab gigitan anjing adalah sebagai 
sembelihannya. Jika engkau dapati anjing lain bersama dengan anjingmu, dan engkau 
kawatir ia ikut andil hingga buruannya mati, maka janganlah kamu makan. Sebab engkau 
hanya menyebutkan nama Allah pada anjingmu (saat melepasnya) dan bukan pada anjing 
yang selainnya." 


Bab: Buruan yang terkena batang tombak 


PERANG KAN 4 EKA Sp PEN PON ola 


242 8 LAS ر‎ á P 
N E S PE PA aan حاتم رضي‎ 

S har Tt - ON‏ رہ NIU 1 4 ad‏ ص 
Ja EA JE ENG Aas A en‏ لبي ANGGA DAS LANGIT‏ 


232 


قال MAC CI‏ يمي ك A Ja ai KAU ARE‏ قأَجِدُمَعَهُ 


ABK KESAN KIE ST 


5054. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dari Asy Sya'bi ia berkata, "Aku 
mendengar Adi bin Hatim radliallahu 'anhu berkata, "Aku bertanya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang hasil buruan Mi'radl, maka beliau pun menjawab: "Jika yang 
mengenai adalah bagian tajamnya maka makanlah, namun jika yang mengenai adalah pada 
bagian (sisi) tumpulnya maka itu adalah Wagidz (hewan yang dibunuh bukan dengan senjata 
tajam), maka janganlah kamu makan." Aku bertanya lagi, "Aku telah melepas anjingku!" 
Beliau menjawab: "Jika kamu melepasnya dengan menyebut nama Allah, maka makanlah." 


PALA TA 
ATA 


Aku bertanya lagi, "Bagaimana jika ia memakannya?" Beliau menjawab: "Jangan kamu 
makan, sebab ia menangkap bukan untuk kamu, ia menangkap hanya untuk dirinya." Aku 
bertanya lagi, "Saat aku melepas anjingku, aku lihat ada anjing lain?" Beliau menjawab: 
"Jangan kamu makan, sebab kamu menyebut nama Allah hanya untuk anjingmu, bukan 
untuk anjing yang lain." 


Bab: Buruan yang terkena batang tombak (bukan pada bagian yang tajam) 


GEET Real ga 2 Kayi Fa AL TA ON PAP WA AN 
48315 LIGA SIS AANS سل‎ ANANG اهمه قال قلت يار سو‎ 


IS AAL BUS BEBAS ea گال و‎ 


5055. Telah menceritakan kepada kami Qabishah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam Ibnul harits dari Adi bin Hatim radliallahu 
'anhu, ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melepas anjing yang telah 
dilatih?" Beliau menjawab: "Makanlah apa yang dia tangkap untuk kamu." Aku bertanya, 
"Bagaimana jika ia membunuhnya." Beliau menjawab: "Meskipun ia membunuhnya." Aku 
bertanya lagi, "Kami juga melempar (memanah/menombak) dengan mi'radlI?" Beliau 
menjawab: "Makanlah apa yang terkoyak, adapun yang terkena pada bagian tumpulnya 
maka janganlah kamu makan." 


Bab: Berburu dengan menggunakan panah 


AR Pipe BEI saa ANE 3 In PA ha 


A Z 


Aa x كل في نيتم‎ LAN (yan i LS NA i5 


دبي 27 


Hó eT A Se MA يكلبي‎ Sea 
A وا ا‎ 


Sel IGal َم جو افَاغْسِلُوهَاوَ‎ Gal و کا كلو‎ BA 
مَاصِدَتٌ بِكُلْبِكَ‎ SISA KAPALA JEN AWAL SIA گر‎ ála gia 
JASA SES در‎ SALE 


5056. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid berkata, telah menceritakan 
kepada kami Haiwah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Rabi'ah bin Yazid Ad Dimasygi 
dari Abu Idris dari Tsa'labah Al Khusyani ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, kami 
tinggal di daerah ahli kitab, apakah kami boleh makan dengan bejana mereka? kami juga 
tinggal di daerah yang suka berburu: kami berburu dengan tombak dan dengan anjing yang 
terlatih atau anjing yang belum terlatih. Maka apa yang harus kami lakukan?" Beliau 
menjawab: "Berkenaan dengan ahli kitab sebagaimana yang kamu sebutkan, jika kamu bisa 
mendapatkan bejana yang lain maka jangan kamu gunakan bejana mereka. Namun jika 
kamu tidak mendapatkan yang lainnya, maka cuci dan makanlah dengannya. Buruan yang 
kamu dapat dengan tombakmu, setelah menyebut nama Allah, maka makanlah, buruan yang 


didapat oleh anjingmu yang terlatih, setelah menyebut nama Allah saat melepasnya maka 
makanlah, dan buruan yang didapat oleh anjingmu yang tidak terlatih, jika kamu sempat 
menyembelihnya maka makanlah." 


Bab: Berburu dengan melempar dan memakai senjata 


5 7 DAN وه رر 424- > ل ود ل و‎ 33 PU م .7 م ولس ےا‎ 
DEA Gath bê Aa A) AN 35 95 a PSS SAE gan يو‎ ES 


AIA BESI SS EA Nyata Be Eng AU 


GA, رور سح‎ 2 AML > 5 ب‎ 00 AN NA NP Pa ku 
Sabang NIN Gae aaa NAN TE SSS ASN AAN SPA 


OEI Audis EA PSK: 3‏ ذف قال a OAA‏ ل الله ص اله 
Ada‏ عَنَالْحَذْفِأَوَ گره KENE AIN ISS SEN Ah‏ 


5057. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Rasyid berkata, telah menceritakan kepada 
kami Waki' dan Yazid bin Harun -dan lafadz hadits tersebut adalah lafadz Yazid- dari Kahmas 
Ibnul Hasan dari Abdullah bin Buraidah dari Abdullah bin Mughaffal, Bahwasanya ia melihat 
seorang laki-laki melempar batu dengan ketapel, maka Abdullah bin Mughaffal pun berkata, 
"Janganlah kamu melempar batu dengan ketapel, sebab Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam telah melarangnya, atau dia mengatakan, "Rasulullah membencinya. Beliau 
bersabda: "Sesungguhnya ia tidak bisa digunakan untuk memburu buruan dan tidak bisa 
untuk melukai (membunuh) musuh, ia hanya meremukkan tulang dan memecahkan mata." 
Setelah itu ia kembali melihat lelaki tersebut melempar batu dengan menggunakan ketapel, 
maka ia pun berkata, "Aku sampaikan kepadamu hadits Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam, bahwa beliau melarang, atau membeci ketapel namun kamu tetap melakukannya, 
sungguh aku tidak akan berbicara denganmu begini dan begini." 


Bab: Memelihara anjing yang bukan untuk berburu atau untuk menjaga ternak 

PEI ANE AAA یر‎ NASA Jaa ENG ga PSA 

pe jru يكلب‎ US 3 CAR óó eN MEN رضي‎ 
NANANG 


AE A 


2 


بهد نقص 


sé; 


5058. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdul Aziz bin Muslim berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar ia 
berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa memelihara anjing yang bukan untuk berburu atau 
menjaga binatang ternak, maka pahalanya akan berkurang dua qirath setiap hari." 


FALS KUIS EA EWA nga Ca pall ITA GA jera 
ا كلت‎ S Apa e 1 ینت ال عل‎ jasa 


EALE Baba 


5059. Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan ia berkata, "Aku mendengar Salim berkata, "Aku 
mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau anjing untuk 
menjaga binatang ternak, maka pahalanya akan berkurang dua qirath setiap hari." 


MAAN Jo NG EA b سف اخ امالك عن‎ iÁ AA 


ase مَاشِيةَأَوْصَارِيَائَقَصَمِنْعَمَهِ كَل‎ BUS 38 sik AM 


5060. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang 
ternak atau anjing untuk berburu, maka pahalanya akan berkurang dua qirath setiap hari." 


Bab: Jika anjing memakan buruan 


GEA Es Wé SERAI EAT AA AA JANG‏ حا كَالَسَاَلَتُ 
di 35 Puan a saé PAN PMP‏ کصيد مذ AN dlas NIS Nia‏ 


GA pel Ah Kes sisa) e Pangan 1 3 


NGGAK Kt AA | pi BESI 


s 
ed 


5061. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id berkata, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Bayan dari Asy Sya'bi dari Adi bin Hatim ia berkata, 
"Aku bertanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku katakan, "Kami adalah suatu kaum 
yang biasa berburu dengan anjing-anjing ini?" Beliau menjawab: "Jika kamu lepas anjingmu 
yang terlatih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ia tangkap untuk 
kamu, meskipun mereka membunuhnya. Kecuali jika anjing tersebut memakannya, sebab 
aku kawatir anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri. Dan jika ada anjing lain bersama 
anjing tersebut, maka janganlah kamu makan (hasil buruannya)." 


Bab: Jika buruan menghilang selama satu atau dua hari 


A 


ESA Jae Pen Aa‏ بنيز AAA‏ يي عَنعَڍِي بن ڪا د رضي 
EAA D AN aa 29 RAN‏ و Ka ae 7 0 7 AG Z j aS kasa‏ 


A G 5‏ ر رسد 
AN Sa PERAN tasya a‏ صَل KIE‏ 


e 


سام أل مم Ga e Zera‏ ر ااه TG Pn‏ رر ود سے 33 AUC angan‏ 
Tata‏ رمي a a Ma‏ مونو التلا نة غم يجده ANGGA sé‏ 3 


5062. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada 
kami Tsabit bin Yazid berkata, telah menceritakan kepada kami Ashim dari Asy Sya'bi dari Adi 
bin Hatim radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika 
kamu lepas anjingmu dengan menyebut nama Allah, lalu ia menangkap (buruan) dan 
membunuhnya, maka makanlah. Jika anjing itu memakannya maka janganlah kamu makan, 
sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri. Jika anjing tersebut bercampur dengan anjing lain 
yang belum disebut nama Allah saat melepasnya, maka janganlah kamu makan (hasil 
buruannya), sebab kamu tidak tahu anjing mana yang telah membunuhnya. Jika kamu 
memanah hewan buruan dan kamu baru menemukannya setelah lewat satu atau dua hari, 
sedang pada tubuh hewan buruan tersebut tidak ada bekas-bekas lain kecuali bekas 
panahmu, maka makanlah. Namun jika hewan buruan itu masuk ke dalam air maka 
janganlah kamu makan." Dan Abdul A'la menyebutkan dari Dawud dari Amir dari Adi 
Bahwasanya ia bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Seseorang memanah 
hewan buruan, lalu ia mengikuti jejaknya dalam dua atau tiga hari dan mendapatkannya 
telah mati, sementara pada tubuhnya hanya ada bekas panahnya?" Beliau menjawab: "la 
boleh makan jika mau." 


Bab: Jika mendapati anjing lain pada hewan hasil buruan 


4 516 ra - PEA A RA 0 » 5 PENA ر ار ہے ر ل ور ر‎ 
E Ka aa GG KAN SAE SA KS as 


4 2 p 


jie se el kasam کال ال صل‎ AA, SIA 
SA NA كاري جات‎ a aia SE 


2A 2 


ELAR AANS pat KB SAS USG IS VI 
SES NI AA Š AASA 


5063. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dari Asy Sya'bi dari Adi bin Hatim ia berkata, "Aku 
bertanya, "Wahai Rasulullah, aku telah melepas anjingku dengan menyebut nama Allah?" 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Jika kamu melepas anjingmu dengan menyebut 
nama Allah, lalu ia menangkap, membunuh dan memakannya, maka janganlah kamu makan. 
Sebab ia menangkap untuk dirinya sendiri." Aku bertanya lagi, "Saat melepas anjingku aku 
mendapatkan ada anjing lain bersamanya, dan aku tidak tahu anjing mana yang telah 
menangkapnya?" Beliau lalu menjawab: "Jangan kamu makan, sebab engkau menyebut 
nama Allah hanya untuk anjingmu dan bukan untuk anjing lainnya." Aku lalu bertanya 
kepada beliau tentang hasil buruan dengan Mi'radl, maka beliau pun menjawab: "Jika yang 


mengenai adalah pada bagian yang tajam maka makanlah, namun jika yang mengenai adalah 
pada bagian yang tumpul hingga terbunuh, sesungguhnya itu adalah Wagidz (hewan yang 
dibunuh bukan dengan senjata tajam), maka jangan kamu makan." 


Bab: Penjelasan tentang perburuan 


,18 رو 2 272 A‏ وار م و س و ANGAS LG‏ ر 
La Pentas Wen Aa ME EA GH‏ حاتم رضي WE‏ 2 
لَإِذَا BS Ela‏ 


Pata 


WK AA NA Kukar Yam GIE كول شك‎ 

TE IE ALA NG GAN CAF SA SANA PA AE 
3 1 م‎ JN 

2 ا م ر ٣‏ مه رات كس اسه tap IE‏ ز22 

IE aba ENI) Sans BEBAN K3 


5064. Telah menceritakan kepadaku Muhammad berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Ibnu Fudlail dari Bayan dari Amir dari Adi bin Hatim radliallahu 'anhu, ia berkata, "Aku 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kukatakan, "Kami adalah suatu 
kaum yang biasa berburu dengan anjing-anjing ini?" Beliau lalu menjawab: "Jika kamu lepas 
anjingmu yang telah terlatih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang telah 
ia tangkap untukmu. Kecuali jika anjing tersebut memakannya, maka jangan kamu makan. 
Sebab aku kawatir jika anjing itu menangkap untuk dirinya sendiri, dan jika ada anjing lain 
bersamanya, maka jangan kamu makan juga." 


: ESA YAA NA سمه بر‎ TA EN a SAS ISA EA PN SSS 


- 
ر 


Kaya BI AJE GEA 553 jann AS TE ii SS 


AE kagak AI ALI BELA أَبَاتعْلبَةَلْخْسَِيَ رضي‎ LS EA 


رسو EJANG‏ ضفو JANG‏ الڪ تاب ا کلف آنيتية 3 AAA‏ وبي و اَصِيدبکلبي 


- pa r Z 


Jale LE KÁNE a jd sg AÉ BA sea 


وو س رت رر و 


| SAS تجدو اقاغسلو‎ d) IA ep نیتم م‎ PER LI الب ٽڪتا با‎ 
IIS IS AMAN بوس ك قا كر‎ SL ab ae e a SSL ls 
KSE L A K KAM LOG Á 


5065. Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Haiwah bin Syuraih. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abu Raja` berkata, telah menceritakan 
kepada kami Salamah bin Sulaiman dari Ibnul Mubarak dari Haiwah bin Syuraih ia berkata; 
Aku mendengar Rabi'ah Yazid bin Ad Dimasygi berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu 
Idris Aidzullah ia berkata, "Aku mendengar Abu Tsa'labah radliallahu 'anhu berkata, "Aku 
mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu kukatakan kepada beliau, "Wahai 
Rasulullah, kami berada di wilayah orang-orang ahli kitab dan makan dengan bejana-bejana 
mereka, kami juga tinggal di daerah yang suka berburu, lalu kami berburu dengan tombak 


dan anjing, baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih. Maka kabarkanlah kepada kami, 
apa yang halal untuk kami dari itu semua?" Beliau lalu menjawab, "Sebagaimana yang kamu 
sebutkan bahwa kamu tinggal di wilayah ahli kitab dan makan dengan bejana mereka, maka 
jika kalian mendapatkan bejana yang lain janganlah kalian makan dengan bejana-bejana 
mereka, jika tidak mendapatkan maka cucilah bejana tersebut lalu makanlah dengannya. 
Sedangkan masalahmu bahwa kamu tinggal di wilayah yang suka berburu, maka apa yang 
kamu hasilkan dengan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah lalu makanlah. Kemudian 
hewan buruan yang ditangkap oleh anjingmu yang terlatih, maka sebutlah nama Allah lalu 
makanlah. Dan buruan yang dihasilkan oleh anjingmu yang tidak terlatih, dan kamu sempat 
menyembelihnya maka makanlah." 


م 2 م 2 54 ر ر < مه Tg » LX‏ و 2 - 239 AKAP‏ 
ڪام د دا يَحْيّى SUUE Sa Ui AS AAS yi‏ ضى JA‏ 


2G 


ANE 8 f Gsi in افسعیت وار‎ pa SEA 3113 AN SN LAS 3 i 
KBS, ملعيو‎ Ga Yo الت‎ pa yeah 


5066. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Syu'bah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Hisyam bin Zaid dari Anas bin 
Malik radliallahu "anhu, ia berkata, "Kami mengejar kelinci di Marru Zhahran (nama tempat), 
orang-orang berusaha untuk menangkapnya hingga mereka pun kelelahan. Maka aku pun 
ikut mengejarnya hingga aku dapat menangkapnya, kemudian kelinci itu aku bawa kepada 
Abu Thalhah. Setelah itu ia mengirimkan kedua kaki atau paha kelinci tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau pun menerimanya." 


Ana RK PRP Ik مرو‎ fisu 27 Z, سا‎ Âu, K5 ANGGA م‎ 
GENG inang بن‎ sae مول‎ D 


P a E a MAS e 


IN 


4 c 4 2. 08 ”دوو‎ > A در‎ P 


محر مان وهو غير محر م فر 


Pd 


— 

Z 

Z A - 

دان يكار أ Wa‏ 
> 2 وسو 


11 
EF 
NG 
ا‎ 
H 
AN 
1g 
T 


ir Aa 


Ka RA 556‏ ابو Jaka aya, —-- ASI‏ احا ب رسو Jo AN)‏ الل 


4 


SISA Matana AN PA AP Nanas AM 


bêja PERRE: اي ترط موقم‎ E KRNS 


WAT? ري‎ 


faasi deya قال هلم‎ AAN 


5067. Telah menceritakan kepada kami Ismail ia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abu An Nadir mantan budak Umar bin Ubaidullah, dari Nafi' mantan budak Abu 
Qatadah dari Abu Qatadah, Bahwasanya ia pernah bersama Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam, hingga ketika mereka sampai di jalanan Makkah, ia dan para sahabatnya yang 
sedang mengenakan pakaian ihram tertinggal, saat itu dia sendiri yang tidak ihram. Lalu ia 
melihat seekor keledai liar, maka ia segera menaiki kudanya (untuk menangkap keledai 
tersebut). la minta kepada para sahabatnya untuk mengambilkan cambuknya yang jatuh 
namun mereka menolak, lalu ia minta diambilkan tombaknya dan mereka juga menolak. 


Maka ia pun mengambil sendiri kemudian menangkap keledai tersebut dan membunuhnya. 
Sebagian sahabatnya ada yang ikut memakan dagingnya, dan ada juga yang menolak. Ketika 
mereka dapat menyusul Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mereka pun menanyakan hal itu 
kepada beliau. Maka jawab beliau: "Itu adalah makanan yang Allah berikan kepada kalian." 
Telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari 
Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Oatadah seperti itu, beliau bersabda, apakah 
kalian memiliki sesuatu dari dagingnya?. 


Bab: Berburu di pegunungan 


Se ie ANA رو‎ PESEN NU aé Sis 
Koala sala Mara en SE مث‎ La AI PAN KANG 


JA 


NOS IMEI LS سو‎ PAMEK asa papaka 
KANAN JELAS 535 3256 aaa شرو ا‎ MEN 


Senai‏ قا d III‏ كارا 


و مع ل Z‏ 


سرغل ضر راقعل La‏ تلم مقا 
ELSA EN JUARA‏ جعم ans JEN pak Ya‏ م CIALIS‏ 


A: 


aie C a‏ ةداح يٽ قال لي مقي مَمَكُمنَيَ؛ 


ap IK Kab ga gasik MAY 


5068. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepada kami Amru bahwa 
Abu An Nadir menceritakan kepadanya dari Nafi mantan budak Abu Qatadah, dan Abu Shalih 
mantan budak At Tau amah ia berkata, Aku mendengar Abu Qatadah berkata, "Aku bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di suatu daerah antara Makkah dan Madinah, saat 
itu para sahabat sedang ihram. Sementara aku tidak melakukan ihram, dan sedang di atas 
kuda. Ketika aku sedang berada di atas gunung, aku melihat orang-orang berkerumun 
melihat sesuatu, kemudian aku pergi ke arah mereka dan ternyata yang mereka lihat itu 
adalah keledai liar. Aku lalu bertanya kepada mereka, "Apa ini?" Mereka menjawab, "Kami 
tidak tahu." Aku pun berkata, "Itu adalah keledai liar." Mereka lantas berkata, "Ya itu adalah 
sebagaimana yang kamu lihat." Saat itu aku lupa dengan cambukku, maka aku pun berkata 
kepada mereka, "Tolong ambilkan cambukku." Mereka menjawab, "Kami tidak akan 
menolong kamu dalam masalah itu." Aku lalu turun dan mengambilnya sendiri, kemudian 
aku mengikuti jejak keledai liar tersebut hingga dapat menangkap dan menyembelihnya. 
Kemudian aku datang menemui mereka dan kukatakan, "Bangun dan angkatlah." Mereka 
menjawab, "Kami tidak akan menyentuhnya." Maka aku pun membawa ke hadapan mereka, 
lalu sebagian mereka ada yang makan dan sebagian lain tidak mau memakannya. Aku lalu 
berkata kepada mereka, "Aku akan sampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam akan 
keberatan kalian." Kemudian aku menyusul beliau dan menceritakan kejadian tersebut, 


قفتم 


beliau pun bersabda kepadaku: "Apakah kalian masih mempunyai sisa dagingnya?" Aku 
jawab, "Ya." Beliau bersabda lagi: "Itu adalah makanan yang Allah berikan kepada kalian." 


Bab: Firman Allah "Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang 
berasal) dari laut .." 


HA Z 
Pa PA Pa 
1 اور ور‎ raie IA ساسا‎ MAU بر 5 3 و‎ Ga 


لاساو سي ل telah an‏ وو 
A A 3 SENG‏ کرو ل واس م ر سكج اام Ata‏ 
badé KAK LA AE‏ جو عَاشّد شَدِيدَاقَالْقَى ANGGA el e SIA‏ 


KS JAJA NT pa As GA cak NENG Gpp EA 


5069. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Ibnu Juraij ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Amru Bahwasanya ia 
mendengar Jabir radliallahu "anhu berkata, "Kami berperang dalam pertempuran Khabath, 
dan saat itu yang diangkat sebagai pemimpin adalah Abu Ubaidah. Kemudian kami 
merasakan kelaparan yang melilit, lalu laut mendamparkan seekor hiu besar yang disebut 
dengan nama al Anbar, dan belum pernah ada ikan sebesar itu. Maka selama setengah bulan 
kami hanya makan darinya, Abu Ubaidah lalu mengambil satu tulang dari ikan tersebut, dan 
(karena besarnya) seorang penunggang kuda dapat lewat di bawahnya." 


KIA CE LANSIA برا‎ MEI Penga Am gh ا‎ 5 SE ANG 


PDA 


WAN Su SI SEA بو‎ Eais LA 


A 


LAL و‎ 


sS LAN LAN KE الْحَبَط قَسْمَيَ‎ 
كَانَفِيئًا‎ ESL kene Aan MIE JUS, گی‎ AS 
SB 70000 Se PIN 


5070. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad berkata, telah 
mengabarkan kepada kami Sufyan dari Amru ia berkata, "Aku mendengar Jabir berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengirim kami sejumlah tiga ratus orang penunggang kuda 
untuk mengintai rombongan dagang Ouraiys, dan sebagai pemimpinnya adalah Abu 
Ubaidah. Kami kemudian kelaparan dengan kelaparan yang sangat luar biasa hingga kami 
memakan dedaunan pohon yang jatuh. Maka ekspedisi itu pun disebut dengan Jaisy Al 
Khabath (pasukan daun rontok). Kemudian ada seekor ikan hiu yang disebut dengan nama al 
Anbar terdampar dari laut, kami memakannya selama setengah bulan dan menggunakan 
lemaknya sebagai minyak hingga badan kami pun kembali segar." Jabir berkata, "Abu 
Ubaidah kemudian mengambil satu tulang ikan tersebut dan menancapkannya, lalu seorang 
pengendara kuda lewat di bawahnya. Dan di antara kami ada seorang laki-laki yang ketika 
kelaparan semakin parah, ia menyembelih tiga ekor unta, lalu menyembelih lagi tiga ekor 
unta, kemudian Abu Ubaidah pun melarangnya." 


Bab: Makan belalang 


aa A WA‏ و رغ A2 ANG,‏ و aa‏ رز A.A‏ | ل ص اس 
كو aa Saad‏ عَنآي يَعُفو ر قال سيعت اباي SEAN ETE‏ 

03 ر 2124 ا ل وم ر 56 Z‏ 72 ر .2 1 7 4 

A32 913 Sa JG Bs laa 3 Be سبع‎ E 


0 وم 


ANA‏ رِعَنَابْنِأَبي أَوقّسَيِمَ عَرَوَاتِ 

5071. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid berkata, telah menceritakan kepada kami 

Syu'bah dari Abu Ya'fur ia berkata: aku mendengar Ibnu Abu Aufa radliallahu 'anhuma, ia 

berkata, "Kami pernah bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam melakukan peperangan 

sebanyak tujuh atau enam kali, dan setiap itu kami bersama beliau makan belalang." Sufyan 

dan Abu Awanah dan Israil menyebutkan dari Abu Ya'fur dari Ibnu Abu Aufa dengan lafadz, 
"Tujuh peperangan." 


Bab: Bejana majusi, dan bangkai 


A 


dan sasa í dengn 5007 PANEN لحولا نکال‎ 


gni sadasa ar. MEN EEEE 
عرو‎ 


LIS GD AR s هاو‎ ka San BA ASEAN aoi au 
قاذ کر اسم الَو كَل‎ MANIA Lea بأَرَضْصَيدِ قَمَاصِدَتٌ سك قاذ کر اسم الَو كَل و‎ 
SEN Brian BEN 


5072. Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Haiwah bin Syuraih ia berkata, telah 
menceritakan kepadaku Rabi'ah bin Ad Dimasygi ia berkata, telah menceritakan kepadaku 
Abu Idris Al Khaulani ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Tsa'labah Al Khusya'i 
ia berkata, "Aku mendatangi Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan berkata, "Wahai 
Rasulullah, kami berada negeri ahli kitab dan makan dengan bejana mereka. Dan kami juga 
berada di wilayah yang suka melakukan perburuan, aku lalu berburu dengan tombak dan 
anjing, baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Sebagaimana yang kamu sebutkan bahwa kamu berada di negeri ahli kitab, maka 
janganlah kalian makan dengan bejana mereka kecuali ada keharusan. Jika ada keharusan 
(karena tidak ada yang lain), maka cucilah lalu makan dengannya. Adapun bahwa kamu 
berada di wilayah yang suka melakukan perburuan, maka apa yang terkena oleh tombakmu, 
bacakanlah nama Allah lalu makanlah. Dan yang dihasilkan oleh anjingmu yang terlatih, 
maka sebutlah nama Allah lalu makanlah. Dan hasil buruan yang dihasilkan oleh anjingmu 
yang tidak terlatih, dan kamu masih sempat menyembelihnya, maka makanlah." 


pa مسو‎ NG ENG KADA نسل‎ ah ia Laa NG 3 NGGAK 


و 


A Kea KE NE las : LE Is LANJES AN أو كدو‎ Kan 
Gel AN ا کسرواقدو‎ a اهر‎ NG AS 
W glasa سه اققال الب صل ال‎ 251 


5073. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim ia berkata: telah menceritakan 
kepadaku Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah Ibnul Akwa' ia berkata, "Di sore hari setelah para 
sahabat menaklukkan Khaibar, mereka menyalakan api (tungku), maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pun bersabda: "Kalian menyalakan tungku api itu untuk apa?" mereka 
menjawab, "Memasak daging keledai kampung." Beliau pun bersabda: "Buanglah apa yang 
ada di dalam tungku dan pecahkanlah periuknya!" seorang laki-laki dari mereka lalu berdiri 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kami harus membuang dan mencucinya?" Beliau 
menjawab: "Seperti itulah." 


Bab: Memabaca basmalah pada sembelihan, dan barangsiapa meninggalkannya 
dengan sengaja 


حَدَدْنِي مُوسَى بّنُ! HE, eh‏ و عَوَ pe Ka Ma‏ فاعَة بر افع عن 
4 4 


CBP AN GARA eh ala as ANA AA BS Ea it 


Pd AA? 


Ae SANA dah ات الاس‎ aka sale SEA JELANG MEI 
DANA pana PN ya es perie Aa ایو‎ GA 
TT KE An a BABA PAS a33 3 4 


Penan j‏ ابد bag gali Aa ae KAN as NANG‏ مَهَكَدَاقَالَوَكَالَجَيَي 


A 


D 0 کال مار‎ SA SARA عد‎ 54 ga AS a E ESA) 
is LEAN AS HN مط و‎ NGE وسا يرمع‎ Ab sa AN ROTE 


5074. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu Awanah dari Said bin Masrug dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' dari kakeknya Rafi' 
bin Khadij ia berkata, "Saat kami berada di Dzul Hulaifah bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, orang-orang merasakan lapar. Kemudian kami mendapatkan unta dan kambing, 
sementara saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masih bersama rombongan yang ada di 
belakang (terakhir). Orang-orang pun segera membuat tungku dan memasang periuk, ketika 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam sampai di tempat mereka, maka beliau pun memerintahkan 
agar periuk tersebut ditumpahkan isinya, lalu ditumpahkanlah periuk tersebut. Beliau 
kemudian membagi-bagikan harta ghanimah dan menyamakan sepuluh kambing dengan 
seekor unta. Lalu lepaslah seekor unta dari mereka, padahal mereka hanya memiliki kuda 
yang lemah. Mereka kemudian mengejar unta tersebut hingga merasa kelelahan, lalu salah 


seorang dari mereka memanahnya dengan panah hingga Allah pun menjadikan unta 
tersebut tertahan (tertangkap). Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: 
"Sesungguhnya di antara binatang ini (unta) ada yang beringas, maka jika kalian mengalami 
yang seperti ini, hendaklah kalian lakukan seperti tadi." Abayah berkata, "Kakekku berkata, 
"Kami sangat khawatir ketika esok hari bertemu dengan musuh, kami tidak lagi memiliki 
pisau tajam, maka apakah boleh jika kami menyembelihnya dengan kayu yang tajam?" 
Beliau menjawab: "Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, 
maka makanlah. Kecuali As-Sin dan kuku. Aku jelaskan kepada kalian: As-Sin adalah tulang, 
sedangkan kuku karena itu adalah alat penyembelihan orang-orang Habasyah." 


Bab: Hewan yang disembelih atas nama sesembahan 


Bego 4 TE Nia AY EEAS DEA t p IA Aa NA 


neng SERAM Par AA عور سول‎ bas SE تدهم‎ 


A 


ae OEA ú eá NAK Kea 


A 


Hirti jarian NEKA aaa 
SA 


5075. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdul Aziz -yaitu Ibnul Mukhtar- berkata, telah mengabarkan kepada kami Musa bin 
Uqbah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Salim Bahwasanya ia mendengar Abdullah 
menceritakan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau berjumpa 
dengan Zaid bin Amru bin Nufail di bawah Baldah -dan itu adalah ketika belum turun wahyu 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam-, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
kemudian menyodorkan kepadanya nampan berisi daging, namun ia enggan untuk 
memakannya. Beliau pun bersabda: "Sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian 
sembah untuk sesembahan kalian, dan aku juga tidak makan sesuatu yang tidak disebut 
nama Allah atasnya." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam "Maka sembelihlah atas nama 
Allah..." 


J يَنَامََرَسُو‎ KAS CAH 2 SN Kama ANE 3 بو‎ Aek sana ANG 
al فر‎ KANGA apaan SAN a yag SHAA 


á a 


SAS AU NAN IS Sai MAN JS AS وسل ا‎ Ar KASN YEL 
Sai Da 
5076. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 


Abu Awanah dari Al Aswad bin Qais dari Jundub bin Sufyan Al Bajali ia berkata, "Suatu hari 
kami pernah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 


ternyata orang-orang telah menyembelih hewan kurban mereka, namun hal itu mereka 
lakukan sebelum pelaksanaan shalat. Setelah Nabi shallallahu "alaihi wasallam selesai 
melaksanakan shalat beliau melihat mereka telah menyembelih sembelihan mereka 
sebelum shalat, maka beliau pun bersabda: "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, 
hendaklah ia menyembelih lagi sebagai gantinya. Dan barangsiapa belum menyembelih 
hingga kami selesai shalat, maka hendaklah ia menyembelih atas nama Allah." 


Bab: Sesuatu yang mengalirkan darah seperti kayu, batu dan besi 


D JE عاد واه‎ ASEAN 
Ea yan gaib JI گات كر عى‎ AIA جار‎ AH WS AE 


- WA 


:s Pen EGA é BASE NP BE تحجر‎ 
2 4 2 A 
aa satel SAN A Dag Paten ats KAA Je Selasa Ju | 


2 


nyi 
5077. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al Mugaddami berkata, 
telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Ubaidullah dari Nafi' ia mendengar Ibnu Ka'b 
bin Malik mengabarkan kepada Ibnu Umar, bahwa Bapaknya mengabarkan kepadanya, 
bahwa budak perempuan mereka mengembala kambing di Sal' (nama tempat), budak 
wanita itu kemudian melihat bahwa di antara kambingnya ada yang akan mati, maka iapun 
memecah batu dan menyembelihnya dengan pecahan batu tersebut. Ka'b lalu berkata 
kepada keluarganya, "Kalian jangan memakannya hingga aku menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan bertanya kepadanya, atau ia mengatakan, "hingga aku mengutus 
seseorang yang bisa menanyakannya kepada beliau. Ka'b kemudian mengutus seseorang 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam pun 
memerintahkan untuk memakannya." 


LA 


pe gt ئر ڪن ان ر لمن تي مداخو‎ PAGI نى‎ Pa 
SE na KA sana بلع‎ Pase ANN JNE مَالِكِكرَعَى‎ 
US Ga aa AE صل‎ GAM َد گرو‎ 


5078. Telah menceritakan kepada kami Musa berkata, telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari seorang laki-laki dari bani Salamah, ia mengabarkan kepada 
Abdullah bin Umar bahwa budak perempuan Ka'b bin Malik mengembalakan kambing 
miliknya di gunung kecil, di daerah pasar, yaitu tempat yang berada di Sal'. Salah satu 
kambingnya sakit, lalu budak wanita itu memecah batu dan menyembelih kambing yang 
sakit itu dengan pecahan batu tersebut. Orang-orang pun menceritakan hal itu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau memerintahkan untuk tetap memakannya." 


7 
- 


ل لص ماري ARA‏ 3 2 و 2 - 2 Te‏ م KAA w‏ 
دتا عدا ن قال ا خرن EN‏ شعب ةع سعيد 3 مس وق en‏ أنه قال يا 
GA Bolak‏ إبي عن شعبه عن سويد بن مسر وق عن ًايبن رٍفاعەعنجدەانەقال 2 


2 


< DA 0 5 رسك‎ 4 4 SEN SAMA “La DAA 
BAHASA A NIA SU ALIS RE MI A 


KENA 


5079. Telah menceritakan kepada kami Abdan ia berkata; telah mengabarkan kepadaku 
Bapakku dari Syu'bah dari Sa'id bin Masruq dari Abayah bin Rifa'ah dari Kakeknya bahwa ia 
berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki pisau tajam?" beliau pun bersabda: "Apa 
saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah. 
Kecuali kuku dan As-Sin. Sebab kuku adalah alat penyembelihan orang-orang Habasyah, 
sementara As-Sin adalah tulang." Lalu ada seekor unta yang kabur kemudian (mereka) 
menangkapnya, beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya di antara unta-unta ini ada unta yang 
beringas, jika kalian mampu, maka hendaklah kalian melakukannya seperti ini." 


Bab: Sembelihan wanita dan buda wanita 


- 
مء D‏ دسم 


A4 WA MEK Z, 2 2 واه 50 و‎ Lo 5 و درو‎ At ر رار و‎ 
Û dh “ 3 7 $ 5 5 4 b 2 0 : Ca 
ME SS AN أبيو‎ A3 rai حدتما صدَقة خب رَنَاعَبَدَةَعَنّ‎ 
ل‎ 


2 26 Kue Haa Z ص اس ص‎ 4 - 2.5 st - 
EE ATI A, Lor. LANG S7 L GN ےے‎ 24127A% -2 سهد .وو س‎ 
رجلا‎ a با وَقَالَاللَيَتْحَدثمًا‎ Tab عن ذلك‎ aa صلى‎ NN ر فسيا‎ 


A 


LA 
عو‎ 
> 


SR EA o AN مِنَالأَنْصَارٍ 133 عبد اله‎ 
5080. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Abdah dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Ka'b bin Malik dari Bapaknya, bahwa ada seorang 
wanita menyembelih seekor kambing dengan batu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lalu 
ditanya tentang itu, maka beliau memerintahkan untuk tetap memakannya." Al laits berkata; 
telah menceritakan kepada kami Nafi' Bahwasanya ia mendengar seorang laki-laki Anshar 
mengabarkan kepada Abdullah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa budak wanita 
Ka'b -menyebutkan Hadits seperti ini-." 


7 و‎ PEE 2, BN An 7 WAN A ا‎ A r i, ANGGA zim PA 
aa iaasa LAS Na مالك عن داقع‎ as قال‎ Ines S 
A 7 


A A 
222257 Pata pa 22 راج قي‎ rs و ءل‎ 2 >> Né. > » 4 02 2 lial? f 
CESES Eia ga aki عَى‎ KENS بن مالك‎ E JS 
AA G - Sa i - A 
2 AMES BAY وو ر‎ II -A س‎ AL... 
الله عليه فقا ها‎ jo [ga] 
فقال كلو‎ ala gas AI بحَجَّر فسيل‎ 


5081. Telah menceritakan kepada kami Ismail berkata: telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Nafi' dari Laki-laki Anshar dari Mu'adz bin Sa'd atau Sa'd bin Mu'adz ia mengabarkan 
kepadanya, bahwa budak wanita Ka'b bin Malik mengembalakan kambing di daerah Sal', lalu 
salah satu kambingnya terkena sakit hingga ia pun menyembelihnya dengan batu. Ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang hukum (daging sembelihannya), beliau 
menjawab: "Makanlah." 


Bab: Tidak menyembelih dengan gigi, tulang dan kuku 
الله‎ AJE 336 دي‎ Nana نَا‎ la SNN SS an SIS 
Atas PANGAN كيني مار‎ das 


5082. Telah menceritakan kepada kami Qabishah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Bapaknya dari Abayah bin Rifa'ah dari Rafi' bin Khadij ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanlah -yakni apa-apa yang mengalirkan darah- 
kecuali tulang dan kuku." 


Bab: Sembelihan orang badui 


TA AA NN NA EA PANAS Ah an £ NAN ANA 


SAN SN SEN HULU GU aan AJA HL SALA T 
LENSA عه د‎ BIN SS LG 83 BULAN FARME 


ap AU 625 ASAN‏ بُو حَالِدِوَالطّمَاويُ 


5083. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidullah berkata, telah 
menceritakan kepada kami Usamah bin Hafsh Al Madani dari Hisyam bin Urwah dari 
Bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anhuma, bahwa suatu kaum pernah bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, "Suatu kaum datang dengan membawa daging, namun kami 
tidak tahu apakah saat menyembelihnya menyebut nama Allah atau tidak?" Beliau 
menjawab: "Kalau begitu sebutlah nama Allah, lalu makanlah oleh kalian." Aisyah berkata, 
"Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam." Hadits ini dikuatkan oleh Ali dari Ad 
Darawardi, dan dikuatkan juga oleh Abu Khalid dan Ath Thufawi." 


Bab: Sembelihan ahli kitab 


A 26 


4 4 CA? Pn Ma ra 25 575 7 1 و‎ »2 2 Lana م‎ A عو‎ E EA 
كنا‎ JALAN a هلال‎ NE عن‎ ES JAN SAS 
A BARA 


nA 2 
3G 1-4 03 3 LAGI < 6? A : - 4 AN رت‎ ar رم‎ LA 
DAS BIASA بجر‎ UI ABE a el 
A2 KAKA PA a ya 


5084. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Humaid bin Hilal dari Abdullah bin Mughaffal radliallahu 'anhu, ia berkata, 
"Kami pernah mengepung istana Khaibar, tiba-tiba ada seseorang yang melempar geriba 
yang didalamnya terdapat lemak. Maka aku pun segera melompat untuk mengambilnya, 
ketika aku menoleh ternyata ada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sehingga aku pun malu 
dibuatnya." 


Bab: Hewan yang kabur disamakan dengan binatang buas 


SE br Bepe SA عد كاسنا‎ SAB داعو‎ 


LA 


bad si JAG 
sea, Bas AE satu Ab oa AA اسم‎ SIA 
SEN Na IBAN فحَبَسَهُ‎ ENG 23 عي‎ RK SIN EA AA 


Hirr 


Ken Kasih Da گار‎ SIN Ba 


5085. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali berkata, telah menceritakan kepada 
kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan 
kepada kami Bapakku dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari Rafi' bin Khadij ia 
berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, besok kita akan bertemu dengan musuh dan kita 
tidak lagi mempunyai pisau tajam?" Beliau menjawab: "Sembelihlah dengan sesuatu yang 
dapat mengalirkan darah, sebutlah nama Allah lalu makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku. 
Aku jelaskan kepada kalian; gigi itu sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa 
digunakan oleh bangsa Habsyah (untuk menyembelih)." Kami lalu mendapatkan rampasan 
unta dan kambing, saat ada salah satu unta tersebut yang kabur, seorang laki-laki 
melemparnya dengan anak panah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: 
"Sesungguhnya di antara unta-unta ini ada yang beringas sebagaimana binatang buas, jika 
kalian merasa susah dibuatnya maka lakukanlah seperti itu." 


Z 


KAA EA DE GA NYA, Nm ia aa 


Bab: Kurban dan sembeliha 


JA KANE SANG, AJE ا‎ PA MEN 
Welase: e رضي العم اقات كر‎ SIN AE 


5086. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya berkata, telah menceritakan 
kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah ia berkata; 
telah mengabarkan kepadaku Fatimah binti Al Mundzir isteriku, dari Asma binti Abu Bakar 
radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kami pernah 
menyembelih kurban berupa kuda, lalu kami pun memakannya." 


A 


SEN صل‎ NG عَهَدِرَسُو‎ JENG ENENG ib همام‎ EA SA 
ME Ga: sa 
5087. Telah menceritakan kepada kami Ishaq ia mendengar Abdah dari Hisyam dari Fatimah 


dari Asma ia berkata, "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kami pernah 
menyembelih kuda di Madinah dan kami pun memakannya." 


PRA بنك أي کر‎ PN Kanan an Sa Ka ata 


A 


a SEA GS بَعَهُوَ‎ NA EA ALA ساق‎ hasa عَهَدِرَسُو لال صل‎ 


5088. Telah menceritakan kepada kami Outaibah berkata, telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Hisyam dari Fatimah bin Al Mundzir bahwa Asma binti Abu Bakar radliallahu 
'anhuma berkata, "Pada masa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam kami pernah berkurban 
dengan menyembelih kuda, lalu kami memakannya." Hadits ini dikuatkan oleh Waki' dan 
Ibnu Uyainah dari Hisyam tentang penyembelihan kurban." 


Bab: Larangan memutilasi hewan yang masih hidup 


2 2 


SANG AS yah ng ANIS مو‎ ALA PE TUK 


5089. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid berkata, telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Hisyam bin Zaid ia berkata, "Pernah aku dan Anas menemui Al Hakam bin 
Ayyub, lalu Anas melihat seorang pemuda memasang seekor ayam untuk sasaran panahnya, 
maka Anas pun berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang menjadikan 
bintang untuk dijadikan sasaran (latihan) tembak." 


SL Ain AE NE ANN Yap kani نديد‎ LN EE Neta ra 


PA 
ور م روم‎ ta Z و ورو 2-2% مه‎ 


PE DAA bo padanan كان‎ ta NGGAE 
إا‎ siaga AA ب سوي و غلا من بني یخی ی راط‎ PAGE 33 
JIN a pas iy AA PANTAI, eye A 
JAG A i MSN eaa 3 NGABA JA EAE Sejam 


5090. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ya'qub berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Ishaq bin Sa'id bin Amru dari Bapaknya Bahwasanya ia mendengar dia 
menceritakan dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwa ia pernah menemui Yahya bin 
Sa'id, sementara ada seorang anak laki-laki keturunan Yahya mengikat seekor ayam untuk 
dijadikan sebagai sasaran tembaknya, maka Ibnu Umar pun berjalan ke arahnya dan 
melepaskan ayam tersebut. kemudian ia kembali lagi bersama ayam dan anak laki-laki 
tersebut, setelah itu ia berkata, "Hardiklah anak laki-laki kalian dari menjadikan burung ini 
sebagai sasaran tembaknya, sesungguhnya aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang untuk menjadikan binatang atau selainnya sebagai sasaran tembak." 


rg 


ANA‏ بو SEA‏ عو اة نا يشر عَنْسَعِيدِ بن بير قال BES‏ عَمَرَقَمَدُوا 


z PERA 


SEA gah io Hah, PATH‏ ير مو ANA A5 E Un‏ م عُمَرَمَنَقَعَلَهَدَاِنَ 


Z 


BE panda iyi IN SAS Ke NAN AA ڪيه و سم‎ dasi 


EEN همي‎ r 4 A قا‎ pa PR y £ 4 ا‎ ZA 
SE kasa IE CE بِالْحَيَوَانْوَ‎ Jana Agate AA 
An 2 yan 2 
5091. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair ia berkata, "Aku pernah bersama Ibnu 
Umar melewati sekelompok orang yang sedang menjadikan ayam sebagai sasaran tembak 
mereka, ketika mereka melihat Ibnu Umar mereka pun kabur. Ibnu Umar lalu berkata, "Siapa 
yang melakukan ini! Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang 
melakukan perbuatan seperti ini." Hadits ini dikuatkan oleh Sulaiman dari Syu'bah berkata, 
telah menceritakan kepada kami Al Minhal dari Sa'id dari Ibnu Umar ia berkata, "Nabi 


Shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang memutilasi hewan." Adi menyebutkan dari 
Sa'id dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


- Gi 2 MX Kao B و‎ 72 2 A 
EARI AISEA EN َعَم قال ا‎ BA A بم‎ GA SAS 


NAN 2 AAA asale ka 
5092. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar 


Abdullah bin Yazid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Bahwasanya beliau melarang dari 
perbuatan mutilasi." 


Bab: Daging ayam 


PERAK عن أب‎ AE AMUNG GEA يَحْيَى حَدَكْتَاوَ‎ SENI 


Kes bala NYA رضي ليث التي علا‎ AAN, ينی‎ 
5093. Telah menceritakan kepada kami Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami 
Waki' dari Sufyan dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Zahdam Al Jarmi dari Abu Musa -yaitu Al 


Asy'ari- radliallahu 'anhu, ia berkata, "Aku melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam makan 
daging ayam." 


ZA 


“2 ES W EEA Kig ARa 0 Tun کا‎ 5 KRAUSE Pa A 


AA 22a? N > HN - r? دو به‎ 7 
aa » BEA Aa bt 5 EA ای شتی‎ 


36 Wia Gala sala KIA Leah JAM رأث سو‎ RAI HA ر لجا یش‎ 


w 


GANGGA KA gái; PAN JET SE BS A 
3 


x 


“at G را و2 و‎ Pa PAN Peran Le w AN: <° P 21 


Z z 3 7 PG AK get 2 
Ba an KAT An Dana 


r 


A 
E gun Tan و‎ 
Je ANU gan gra لين‎ 
AA 2A 


Gsi TIR A A AB 
AKRUAN 

WANG jar es ae ea Tp یمیت‎ RAM ME 
Yk MN) IS ميك‎ Em BN KA ELSA ASI NGEH 


ر 


الله CAN)‏ عل مین کار ی aé‏ ماما as IE‏ حي و 


5094. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar berkata, telah menceritakan kepada 
kami Abdul Warits berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Abu Tamimah dari Al 
Qasim dari Zahdam ia berkata, "Aku pernah bersama Abu Musa Al Asy'ari, sementara kami 
dengan kaum tersebut sedang menjalin hubungan persaudaraan, kemudian kami di jamu 
dengan jamuan yang terdapat daging ayam. Di kaum tersebut terdapat seorang laki-laki 
berkulit merah sedang duduk menyendiri dan tidak mau mendekat, lalu Abu Musa berkata, 
"Mendekatlah karena aku pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memakannya." Laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya aku pernah melihat beliau memakan 
sesuatu yang aku merasa jijik dengannya, lalu aku bersumpah untuk tidak memakannya." 
Abu Musa berkata, "Kemarilah aku akan memberitahukanmu, atau menceritakan kepadamu, 
Saya pernah mendatangi Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersama sekelompok orang-orang 
Asy'ari, ketika itu kami mendapati beliau sedang marah sambil membagi unta sedekah, lalu 
kami memohon perbelanjaan perang kepada beliau, namun beliau bersumpah untuk tidak 
memberikan perbelanjaan perang, beliau bersabda: "Sungguh saya tidak dapat memberikan 
perbelanjaan perang kepada kalian, karena saya tidak memiliki sesuatu untuk membelanjai 
kalian semua." Selang beberapa saat, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam diberi beberapa 
unta (hasil ghanimah), kemudian beliau bersabda: "Kemanakah orang-orang Asy'ariyyin tadi? 
Kemanakah orang-orang Asy'ariyyin tadi?" Abu Musa melanjutkan, "Lalu beliau menyuruh 
untuk memberikannya kepada kami, yaitu lima ekor unta berpunuk putih. Belum jauh kami 
pergi, aku berkata kepada teman-temanku, "Sepertinya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam lupa dengan sumpahnya tadi, demi Allah sekiranya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam benar-benar lupa dengan sumpah yang pernah di ucapkan tadi, niscaya kita tidak 
akan beruntung selama-lamanya." Lalu kami kembali menemui Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminta perbelanjaan perang 
kepada anda, namun anda bersumpah untuk tidak memberikan perbelanjaan perang kepada 
kami, kami menyangka anda lupa dengan sumpah yang telah anda ucapkan." Beliau 
menjawab: "Memang, sesungguhnya bukan sayalah yang menanggung perbelanjaan kalian, 
tetapi Allahlah yang menanggungnya. Demi Allah, sesungguhnya saya -Insya Allah- tidak 
akan mengucapkan suatu sumpah, bila kemudian saya melihat sesuatu yang lebih baik 
daripada sumpahku itu, melainkan saya melaksanakan yang lebih baik dari sumpahku, 
dengan membayar denda sumpahku itu." 


Bab: Daging kuda 


2 2 


GAN SAS‏ حَدَْتَاسُفْيَامحَدَنَاهِسَامْعَنَفَاطِمَدَعَنَأََمَاءَكَالَتمَحَرَمَافرسَاعَلَ عَهْدِرَسُولٍ 
gal Jo d‏ 0001 


5095. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi berkata, telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Fatimah dari Asma ia berkata, 
"Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kami pernah berkurban dengan 
menyembelih kuda, lalu kami pun memakannya." 


27% KA EN ا وو‎ E 22 2124% 22? ATI 
KERANA SA IE KS D GLEW Mu ANG 


5096. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah 
radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Pada hari penaklukan Khaibar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang untuk memakan daging keledai dan memberi keringanan untuk makan 
daging kuda." 


Bab: Daging keledai jinak 


RA‏ و للم 


SA AN Ka Ha ع عدا‎ ENG خم‎ NGANG 


Mn PES KL BKR PA Seal ya ALA صَل‎ 


HASAN عاش فق‎ aké NABA AN 
Ms MG Bea 
aan AL Ae 


Wae 227 BER d 


5097. Telah menceritakan kepada kami Shadagah berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Abdah dari Ubaidullah dari Salim dan Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, bahwa pada 
saat penaklukan Khaibar Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang makan daging keledai 
jinak." Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada 
kami Yahya dari Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah ia 
berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang makan daging keledai jinak." Hadits ini 
dikuatkan oleh Ibnul Mubarak dari Ubaidullah dari Nafi', dan Abu Usamah menyebutkan dari 
Ubaidullah dari Salim." 


PAN Wa Aa اا‎ pe WAE AS 
PPA é a saie 2g Á eá PAE E E api 
ng f 2 زو‎ 33 
KN لحوم حمر‎ 


5098. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan 
kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah dan Al Hasan keduanya anak Muhammad 
bin Ali, dari Bapak keduanya dari Ali radliallahu 'anhum, ia berkata, "Saat penaklukan Khaibar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah dan makan daging 
keledai." 


LAS S Pd 2 و رودم و إن ”م و‎ Z 275 وو 5 ےا‎ Ka 


< 7 تر م‎ ? D 
SSI 3 pada giri Ai Pa ja 


5099. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hammad dari Amru dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah ia berkata, 
"Saat penaklukan Khaibar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan daging keledai 
dan memberi keringanan makan daging kuda." 


VILLA انا ي اوق رضي‎ AAN Pn Sri 
7 a? 0 Dak 7 
PN An EN صل‎ NG 


5100. Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari Syu'bah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Adi dari Al Bara dan Ibnu Abu 


Aufa radliallahu 'anhum, keduanya berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
makan daging keledai." 


Ia Na na bean ana ااا ا نات‎ NA 
و‎ BAGAI Pan Aase ول اشا‎ (JET 


A 


DIAL NEW NG 2 ð اسحا‎ E E pa ابَنِشْهَاب وَكَالَمَالِكُوَ‎ 


Z 


4 


Ce ag Sela sala 


5101. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Ya'gub bin 
Ibrahim telah menceritakan kepada kami ayahku dari Shalih dari Ibnu Syihab bahwa Abu 
Idris telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Tsa'labah berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah mengharamkan daging keledai jinak." Hadits ini di perkuat juga oleh Az 
Zubaidi dan 'Ugail dari Ibnu Syihab. Berkata juga Malik, Ma'mar, Al Majisun, Yunus serta Ibnu 
Ishaq dari Az Zuhri bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang makan daging binatang 
buas yang bertaring." 


pena AE EN AS NI WE KANG z AUAA 
PADAN PAJENG MRES se ka AAN Jo ANG BEA Pora 


# 


eoé iim JASA A SN ÉN SE A تالحم فام‎ LENG Ni a 
a AIA 55 a PA PEVAS] Pe 


5102. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami Abdul Wahab Ats Tsaqafi dari Ayyub dari Muhammad dari Anas bin Malik -radliallahu 
'anhu- bahwa seseorang datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sambil 
berkata; "Daging keledai telah banyak di konsumsi, " selang beberapa saat orang tersebut 
datang lagi sambil berkata: "Daging keledai telah banyak di konsumsi, " setelah beberapa 
saat orang tersebut datang lagi seraya berkata; "Keledai telah binasa." Maka beliau 
memerintahkan seseorang untuk menyeru di tengah-tengah manusia, sesungguhnya Allah 
dan Rasul-Nya melarang kalian mengkonsumsi daging keledai jinak, karena daging itu najis." 
Oleh karena itu mereka menumpahkan periuk yang di gunakan untuk memasak daging 
tersebut." 


au MR Aa 76^ HE 35-‏ ان 
ر عو رر ر Pa LA L, KEB dy‏ # 
Laka sale‏ ىعن مر اهليذ قال قد كَانَ يقو Bae úil s jak 2 AAN‏ 
Gang MESIN BIMA AN d 55 ad)‏ 
Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami‏ .5103 
Sufyan, 'Amru berkata: aku berkata kepada Jabir bin Zaid bahwa orang-orang menganggap‏ 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah melarang makan daging keledai jinak, lantas‏ 
Jabir menjawab: Hakam bin 'Amru Al Ghifari juga pernah mengatakan seperti itu di sisi kami‏ 
ketika berada di Bashrah, akan tetapi sang lautan (ilmu) yaitu Ibnu Abbas tidak‏ 
membenarkan pernyataan itu sambil mengutip ayat "Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh‏ 
dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak‏ 
memakannya OS Al An'am; 145‏ 


Bab: Memakan setiap binatang buas yang bertaring 


GAN AAA مت اخم امال عن ابو ھاپ نای‎ a بن بو‎ 4) Kn 


PA HA ANA BS pe AA 55-67 


w 


SAN a OIEA EF 


DTA 


5104. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu Tsa'labah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan daging binatang buas yang 
bertaring." Hadits ini juga dikuatkan oleh riwayat Yunus, Ma'mar, Ibnu 'Uyainah dan Al 
Majisyun dari Az Zuhri. 


Bab: Kulit hewan yang telah mati 


TAS SA TEE AN AS PS SAS ن ڪر پ‎ AR SAS 


2 دس 


BL ل الله صل‎ 2581 BASA عباس رضي‎ NE Kei Ag ALA الله ر‎ Ae 


A 


رو 


NAGA) NGANG GG Apa akak A NG aan Taha 


5105. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Ya'kub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Shalih dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Syihab bahwa 'Ubaidullah bin Abdullah telah mengabarkan 
kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas radliallahu 'anhuma telah mengabarkan kepadanya, 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah melewati bangkai seekor 
kambing, lalu beliau bersabda: "Kenapa kalian tidak memanfa'atkan kulitnya?" Mereka (para 
sahabat) menjawab: "la telah menjadi bangkai" beliau bersabda: "Hanyasanya yang 
diharamkan adalah memakannya." 


LA... 


Wae BALA EL KE ةد‎ aa PANG Wa اتات‎ 


2 a 


PUS EL Ba "Ku 2 Jaa 24 و و‎ BILA ا 212000 مر‎ 5 7 
a 


5106. Telah menceritakan kepada kami Khattab bin Utsman telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Himyar dari Tsabit bin 'Ajlan dia berkata; aku mendengar Sa'id bin Jubair 
berkata; aku mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah melewati bangkai seekor kambing, lalu beliau bersabda: "Kenapa 
pemiliknya tidak memanfa'atkan kulitnya?" 


Bab: Minyak kesturi 


م نل AA BAN‏ 253 ممم Bag uk LO‏ وو 27 2 - - 
ES AA ANY‏ الو احد JK SAS‏ ةر ب الغا ع عَ نأب بعرو بن جر ير عن 
TN ANDA LA STAN‏ و ANG‏ 29 عَلَيَهوَسَلَّم مَامِنَ َكل kaga YA Jen da‏ 
ور و 242 2 متك 

: Laue 333 PN AA 

5107. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul 
Wahid telah menceritakan kepada kami 'Umarah bin Al Oa'ga' dari Abu Zur'ah bin 'Amru bin 
Jarir dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidaklah setiap luka yang terluka (karena berjuang) di jalan Allah, kecuali akan datang pada 


hari kiamat dengan keadaan lukanya seperti hari ia terluka, warnanya warna darah dan 
baunya bau kesturi." 


2 2 A9 PESAN A 


SNG JENG AL 1‏ أسَامَدَعَنَبرَيْدِعَ ي برعا ي مو سى رضي LEAN‏ 


A PA 2 AU TK 3G 5 
JAS KN الْمِسَكِوَنَافِمْ‎ Jalak السَّوَّءِ‎ SEA WA NUN Hat : SISA 
لكي ر إِمَاأَن مُخْرقَ‎ a SG a EG A Hua 


Z 
r £ r 
PI E 2 ا اا‎ 
يابك 9 إماان تجدر يحاخبيته‎ 
- r 7 Wi 


5108. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perumpamaan teman yang shalih dengan 
teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi, bisa jadi penjual 
minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu atau kamu membeli darinya atau kamu 
akan mendapatkan bau wanginya sedangkan pandai besi hanya akan membakar bajumu 
atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedapnya." 


Bab: Keinci 


A 2 


PS ENI یناد رض اله قال‎ ban ana PA gi 
aa ES كبو ر‎ SA إا ي‎ NE KEB gadha AN Abal الم‎ 
Wa la Ie 


5109. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Hisyam bin Zaid dari Anas radliallahu "anhu dia berkata, "Ketika kami lewat di 
Marr Azh Zhahran, tiba-tiba kami di kagetkan oleh seekor kelinci, lalu kami kejar kelinci 
tersebut hingga orang-orang kelelahan mengejarnya, namun saya berhasil menangkapnya 
dan membawanya kepada Abu Thalhah, kemudian dia menyembelihnya dan mengirimkan 
kedua paha belakangnya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, -atau perawi berkata 
"kedua paha depannya'- lalu beliau menerimanya." 


Bab: Biawak 


PIALA Jean ME 3 حَدَكَتَاعَبدالْمر یز د‎ Ja Ng سی‎ ya SA 
a NAFS AAA رضي‎ 


5110. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dia berkata; saya 
mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Mengenai daging biawak, maka saya tidak memakannya dan tidak pula 
mengharamkannya." 


N 


ےم A‏ 
ر یرو درس م م و ر وم 7 To 2 ws No‏ عل امو TA‏ 7 هي مه G4 2i‏ 
USS‏ عبد ال بن مَس لمَة عن مالك عن ابَنِشِهَابعَنَ أب ur SAE jai AAA‏ 


BER gas AA LAN ل الو صل‎ AI Id ASN رضي اله ماعن‎ 
عض )5525 ووا شولا‎ Inna la pad EN شو ل اله صل‎ a وهاهو ی‎ a 
َم يَدَمْكَقَلَتٌ أحَرَامُهُوَيَا‎ BANI ALS اهو‎ JSI Gala Pala gas ARAI 


رَسُولَالَهَكَكَالَلَاوَ Ki‏ مي کا جني AE IE‏ نها کەو سول 
ala ya NN AT‏ ينظ 


5111. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Abu Umamah bin Sahl dari Abdullah bin Abbas radliallahu 'anhuma dari Khalid bin Al 
Walid bahwa dia bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke rumah 
Maimunah, lalu dihidangkan daging biawak, ketika Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
hendak mengambil daging tersebut sebagian wanita berkata: "Beritahukanlah kepada 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tentang makanan yang hendak beliau makan." Orang- 
orang pun berkata: "Wahai Rasulullah, itu adalah daging biawak, " Lalu beliau mengangkat 
tangannya, aku pun berkata, "Apakah daging itu haram wahai Rasulullah?" beliau bersabda: 
"Tidak, karena daging tersebut tidak ada pada kaumku, maka aku tidak menyukainya." Khalid 
berkata: "Lalu aku meraih daging tersebut dan memakannya, sementara Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melihatku." 


Bab: Jika tikus jatuh ke dalam minyak samin yang padat atau cair 


LAER ور‎ 


KER NE ANE ANIES NS AAS Nad 


NGE Nay Aa HA Bh wi AN Ah AL 
A 


< 2 2 

Nee yaa KE PES Za BA SBS 2 كُلُومُقِيلٌ!‎ Sa GI 
ANE کا عر متو‎ T eT برقال ماي‎ 
laa eia a 


5112. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 
'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa dia mendengar Ibnu Abbas pernah menceritakan 
kepadanya dari Maimunah bahwa seekor tikus terjatuh di minyak samin dan mati, lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya mengenai hal itu, beliau bersabda: "Buanglah tikus 
itu dan sesuatu yang ada di sekitarnya, lalu makanlah minyak samin tersebut." Dikatakan 
kepada Sufyan; "Sesungguhnya Ma'mar menceritakan hadits tersebut dari Az Zuhri dari Sa'id 
bin Musayyab dari Abu Hurairah, Sufyan menjawab; "Aku tidak pernah mendengar Az Zuhri 
meriwayatkan kecuali dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, sungguh aku telah berulang kali mendengar darinya seperti itu." 


وء ور 


AAN GI NIS SA b ES Pr Asean 


ر 


Se Bas la, A يدوم‎ LE SAN PGA EL AE Sis جامد‎ a Haa جامد‎ 


Ma NI: حم‎ AS AAL ih سَمّن‎ 


5113. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
dari Yunus dari Az Zuhri mengenai seekor binatang melata yang mati di minyak samin baik 
yang telah memadat ataupun masih mencair, baik itu seekor tikus ataupun binatang melata 
lainnya, Az Zuhri berkata: "Telah sampai (riwayat) kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memerintahkan supaya membuang tikus tersebut dan sesuatu yang ada di 
sekelilingnya, baru minyak tersebut dapat di konsumsi, " yaitu dari hadits riwayat 'Ubaidullah 
bin Abdullah. 


272 2 


kai NE SA EA AE SISA Ále Ag UAS 
Ju sehia PAT يهو‎ Ar TN AA Naa TA SATA الله‎ pe 549 yana É 
الق عاو ما وهاو كل‎ 


5114. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dari Maimunah - 
radliallahu 'anhhum- dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah di tanya mengenai 
seekor tikus yang terjatuh di minyak samin, beliau bersabda: "Buanglah tikus itu dan sesuatu 
yang ada disekitarnya, lalu makanlah minyak samin tersebut." 


Bab: Gambar/tato pada wajah 


LAK. NEARE SA aa Sea بمو سى‎ Aa KUA ANA 


ra 


TANGAN s 2ع‎ 72 Te - د‎ 
Serui EN SIS أَنْكْضْرَبَتَابَعَهُ‎ An ۶ NAEP 
ya | 
5115. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Handlalah dari Salim dari 
Ibnu Umar bahwa dia tidak menyukai gambar (tato) pada wajah, Ibnu Umar juga berkata, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang memukul pada wajah." Hadits ini juga di perkuat 


oleh Outaibah. Telah menceritakan kepada kami Al Angazi dari Handlalah, dia berkata, 
"Yaitu (melarang) memukul kepala." 


Kara 


Aa yaa AN PA MAA 153 قال‎ HE Ind EKA ليد دتا‎ ah Al 5 
TAI Ae EN فم ر ر‎ du 


5116. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Hisyam bin Zaid dari Anas dia berkata: Aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam bersama saudaraku yang sedang beliau tahnik (mengunyahkan kurma atau sesuatu 
yang manis lalu di masukkan kedalam mulut bayi) ketika berada di kandang unta, maka aku 
melihat beliau menandai seekor kambing -aku kira Anas mengatakan: "Di telinganya." 


Bab: Jika suatu kaum mendapatkan harta ghanimah 


<3 ri DA 
A s A 
روم 2 و و‎ 2 8 


PEN PEMERAN AA Aa A Yi IKA A ESA 
%1 MS 7 ر‎ KAK كل دي‎ SELAMA 2124 74 
FACE SA INA GAN MO kasak Je ANE maa 33 


Ma 2 Ta 


الَو ذکہ کر SBN Sim ISA‏ رڪم naiago‏ طم و ui‏ 


PARTI Ka E ANAK Sei Pa ANAA AH pari AA NDAN 


DA 


JA nan Has rina وَعَدَلَبَعِيرا‎ AI گنٽ وکسم يم‎ ih AG قدو‎ | a قن‎ „ÚJ 
َل يكم‎ sea 
110 


5117. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Al 
Ahwash telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Masrug dari 'Abayah bin Rifa'ah dari 
Ayahnya dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, aku bertanya kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam: "Kami akan bertemu musuh esok hari, sementara kami tidak membawa 
pisau." Beliau bersabda: "Gunakanlah sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan sebutlah 
nama Allah kemudian makanlah selama -yang digunakan untuk menyembelih- tidak dari gigi 
atau kuku, dan aku akan menceritakan hal itu kepada kalian, adapun gigi adalah tulang 
sedangkan kuku adalah pisaunya orang-orang Habsyah." Kemudian para sahabat berjalan 
cepat hingga mendapatkan ghanimah, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di 
rombongan terakhir, lalu orang-orang membuat tungku untuk memasak, ketika beliau 
mengetahui hal itu, beliau memerintahkan untuk menumpahkan periuk tersebut. Setelah itu 
beliau membagi-bagi ghanimah dan menyetarakan satu ekor unta dengan sepuluh ekor 
kambing. Tiba-tiba seekor unta milik suatu kaum kabur, sementara mereka tidak ada yang 
mengendarai kuda (untuk mengejarnya), lantas salah seorang dari mereka membidik unta 
tersebut dengan tombak hingga dengan izin Allah unta tersebut berhasil ditangkap, lalu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya di antara binatang-binatang 
ternak ada yang memiliki sifat-sifat seperti yang di miliki oleh binatang liar, maka tindakan 
yang biasa kamu lakukan pada binatang liar tersebut hendaknya kamu lakukan pula 
kepadanya seperti itu." 


r 


ko Bol GA ARA ONES فحَبَسَهُ‎ pn مار‎ PAG 


> 


A رر‎ 


Bab: Jika unta suatu kaum kabur kemudian mereka melemparnya dengan panah 
hingga mati 


ar A 


na SIN A Aa CA Ia hash A ” CA‏ بْنِمَسَرُوقِعَنْعَبَايََبْنِرِقاعَةٌ 


4 


MMS سر‎ gl ja 3 KALA قال كنام‎ NGAEN re 


بل قال قر ماف جس حبس قال قال وابد گأو اب الو حش AAS‏ ينا 


IM 


: 22 7, gI - - Pd 
ba AJA sea KÁ aaa Dan 


2 PF 207 5 sn I ر‎ 
SAR) AAEN Aa SANGE IA $ AARETE 
ii Tas 0 


5118. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami Umar bin 'Ubaid Ath Thanafisi dari Sa'id bin Masrug dari 'Abayah bin Rifa'ah dari 
kakeknya Rafi' bin Khadij radliallahu "anhu dia berkata: "Kami bersama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, tiba-tiba seekor unta kabur, Rafi' melanjutkan, lalu 
seseorang membidiknya dengan tombak hingga berhasil menangkapnya, Rafi' melanjutkan: 
kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya ia memiliki sifat-sifat seperti yang di miliki oleh 
binatang liar, oleh karenanya jika kalian kewalahan, hendaknya kalian lakukan seperti itu." 
Rafi' berkata: lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami berada dalam suatu 
ekspedisi atau perjalanan sedangkan kami hendak menyembelih sembelihan, sementara 
kami tidak memiliki pisau?" Beliau menjawab: "Gunakanlah sesuatu yang dapat mengalirkan 
darah dan sebutlah nama Allah kemudian makanlah, selama -yang digunakan menyembelih- 
selain gigi dan kuku, karena gigi adalah tulang sedangkan kuku adalah pisaunya orang-orang 
Habsyah." 


Kitab: Kurban 


Bab: Sunah berkurban 


Ta 
P w 


عَنَهُكَالَكَالَ LAN‏ صَلَ ال As: D E e‏ 
کقڌ صاب متاو صن MA Jk‏ حه دما يسن ال كفي َي كام أبُو ربن 
SS SG‏ 


2 
Pa 


EREA TA SPAN Hg Bagan : LE صل‎ ANGGA 


5119. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Zubaid Al Iyyami dari As Sya'bi 
dari Al Barra’ radliallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini ('iedul adha) adalah 
mengerjakan shalat kemudian pulang dan menyembelih binatang kurban, barangsiapa 
melakukan hal itu, maka dia telah bertindak sesuai dengan sunnah kita, dan barangsiapa 
menyembelih biantang kurban sebelum (shalat ied), maka sesembelihannya itu hanya 
berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah 
kurban sedikitpun." Lalu Abu Burdah bin Niyar berdiri seraya berkata, "Sesungguhnya aku 
masih memiliki jad'ah (anak kambing yang berusia dua tahun), maka beliau bersabda: 
"Sembelihlah, namun hal itu tidak untuk orang lain setelahmu." Muttharif berkata: dari 'Amir 
dari Al Barra', bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menyembelih 
(hewan kurban) setelah shalat (ied) maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah 
melaksanakan sunnah kaum Muslimin dengan tepat." 


AA Wi A 
85 NG AGA AN > 5 أذ و مَالك>‎ WA وو‎ A ak - KET A Da 
ر عنايو ب عن دعن دين بن خرصي ب‎ D مسد‎ 
LA 


PAN Aja pauk KNA NAN IS 1 He ASP‏ وات 


5120. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il 
dari Ayyub dari Muhammad dari Anas bin Malik radliallahu "anhu, dia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menyembelih (binatang kurban) sebelum 
shalat (ied), maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih 
setelah shalat (ied), maka ibadah kurbannya telah sempurna dan bertindak sesuai dengan 
sunnah kaum Muslimin." 


Bab: Imam membagikan daging kurban kepada orang-orang 


< < 1 & LA Te 4 0 < A 0 
SIA Aa HE SE AE AL SWA SAS 
2 2 pi 


A 727 


4 Z 
اوا‎ ATA Lag MA RAN AA E SA aga) 
re La La A $ a 2 


2A z8 7 
lór bitis 


5121. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dari Yahya dari Ba'jah Al Juhani dari 'Uqbah bin 'Amir Al Juhani dia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah membagi-bagikan binatang kurban kepada para 
sahabatnya, sementara 'Uqbah sendiri hanya mendapatkan Jad'ah (anak kambing yang 
berusia dua tahun), maka kataku selanjutnya; "Wahai Rasulullah, aku hanya mendapatkan 
jad'ah (anak kambing yang berusia dua tahun)?" beliau bersabda: "Berkurbanlah 
dengannya." 


Bab: Daging kurban untuk musafir dan kaum wanita 


Zui 7 و و 0 2 دي‎ ri Ge ZG 
o NTI 2A ر‎ AI 12 2 2 £ SM... 3 222 LANAG ANGGEN BO Laga 
لس اس را ر‎ p my ر م م > رو و‎ A 7 2 2 3 
SERA > ASR 24 ك2 ر‎ LNG مال 7 > “° 2ت‎ AL 2ا‎ GAN 21242 - 
EA UI SSP أنّتدخل‎ ks صت تسروف‎ pan f دخا‎ ka sa LAN, صا‎ 
4 


A - PA 
ME. و تطوؤ‎ À 21 RAN CATAT ta ر‎ {234 A ےر‎ PAEA As 2% 


رم ر3 
Lae 21‏ 


0 0 ر هورم‎ Bg Ant Lo 21 Ag 2 
سَلْمعَنَأَرْوَاجِهِ‎ GILA سول اله صل‎ PA JEANS Apps San US La 
AL 


5122. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdurrahman bin Qasim dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah menemuinya ketika berada di Sarif sebelum masuk ke 
Makkah, beliau mendapatinya sedang menangis karena datang bulan, lalu beliau bertanya: 
"Kenapa, apakah kamu sedang haidh?" Aisyah menjawab: "Ya." Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya hal ini telah di tetapkan Allah atas wanita-wanita anak Adam, lakukanlah apa 
yang biasa di kerjakan dalam berhaji, namun kamu jangan thawaf di Ka'bah." Ketika kami 
sampai di Mina, aku di beri daging sapi, lantas tanyaku: "Daging apakah ini?" para sahabat 
menjawab, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih binatang kurban berupa 
sapi untuk para isterinya." 


Bab: Waktu yang baik untuk menyembelih di hari nahr 


Si En ML NG و‎ KA رد ب ٠١م ر‎ P rf و ر و‎ Ata X3, 

D LAN ب عن ابن سیر يعن اذ بن مالك قال قال‎ LE MEN GAES CS 
عر‎ 548 NG > AEI AN وگ ے‎ DAKI 1 اه‎ Ta ع وج اا ب ا‎ 2G Pe an s2 
KN ABON AN AK ASAR SAS ART SSS عَلَيهِوَسَلمِيَوْمَالنَحْرِمَنَ‎ 


4 2 A 27 A Ka. 4 ANA 4. 4 #4 3 ص‎ 7 5 
Anam MEA 6 5 في ذلك فلا‎ JA شاق لحم فر‎ bya جَذعَۀ خير‎ SAE e GS ap SAI فيه الل‎ 
سكين‎ yg Z = 0 


KE NN PR Tea AE Ja NG ميو ألا‎ 
فع عوها‎ GBK, فور‎ 


5123. Telah menceritakan kepada kami Shadagah telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
'Ulayyah dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik dia berkata: pada hari raya kurban, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda: "Barangsiapa menyembelih binatang 
kurban sebelum shalat (ied), hendaknya ia mengulangi lagi." Lalu ada seorang laki-laki yang 
berdiri sambil bertanya: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya hari ini adalah hari di bagi- 
bagikannya daging kurban, -lalu ia menyebutkan sebagian para tetangganya- sementara aku 
hanya memiliki jad'ah (anak kambing yang berusia dua tahun) yang lebih banyak dagingnya 
daripada dua ekor kambing biasa." Maka beliau memberi keringanan kepadanya untuk 
berkurban dengan kambing tersebut, aku tidak tahu apakah keringanan tersebut juga untuk 
yang lain atau tidak. Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi menuju dua ekor 
kambing dan menyembelihnya, lalu orang-orang pun pergi menuju sekumpulan kambing dan 
membagi-bagikannya." 


Bab: Pendapat yang mengatakan "Idul Adiha adalah hari berkurban" 
LAJU UN yrk 2 BAAK NGA PA GA 
Nabi Aan Puah عبد الو‎ Waaa KESAN GA 


CA EN يوم‎ sa AA KA NG Na sa Ar Ajeng SEL رَضِيَ‎ 


4 


- - د MPU pan A 4 NA 4 AN‏ ? ر كي ر 
E Ayah Na et NAGA PADANG i‏ 


BEE Ksi Ae JAENA PGN KATA Ta EN EREE 


سيس ميه بع NE GB Í NGA‏ حدافلا او رسو عمد کک حر 
Kedata LAS‏ انمه قال ایس SEE SBI‏ و EK AAA 13 PEN‏ 


LA 


jé ói zal ENAGA AA BAN انمه قال‎ Ma Pa 
BS Anin saka PSA PA NI بدو‎ 
A... رك كاوق و رڪم قي اتڪ عن آعم الڪ م الا قلا ر جو‎ 


F An ا یک‎ A KAA jang E pU gé aD pas 
e Lê JANI NG ata" كَالَصَدَقَ الب صَلَ الا‎ Pa LAN Gea NA ak 
usa 2 2 


5124. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada 
kami Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari Ibnu Abu 
Bakrah dari Abu Bakrah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 


bersabda: "Sesungguhnya zaman itu terus berputar sama seperti saat Allah menciptakan 
langit dan bumi, setahun ada dua belas bulan, dan empat di antaranya adalah bulan-bulan 
haram, dan tiga di antaranya adalah bulan-bulan yang berurutan yaitu: Dzul Oa'dah, Dzul 
Hijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan bulan Rajab adalah bulan Mudzar yaitu bulan yang 
terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." (beliau bertanya): "Bulan apakah sekarang ini?" 
kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau terdiam beberapa 
saat, hingga kami menduga bahwa beliau akan menyebutnya dengan nama yang lain, lalu 
beliau bersabda: "Bukankah sekarang bulan Dzul Hijjah?" kami menjawab, "Benar." Beliau 
bertanya lagi: "Negeri apakah ini?" kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih 
mengetahui." Beliau terdiam beberapa saat, hingga kami menduga beliau akan 
menyebutnya dengan nama yang lain, lalu beliau bersabda: "Bukankah sekarang kita berada 
di negeri Baldah?" kami menjawab; "Benar." Beliau kembali bertanya: "Hari apakah ini?" 
kami menjawab: "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau terdiam beberapa 
saat, hingga kami mengira beliau akan menyebutnya dengan nama yang lain. Kemudian 
beliau bersabda: "Bukankah sekarang adalah hari Nahr (kurban)?" kami menjawab: "Benar." 
Beliau kemudian bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta bendamu -Muhammad 
berkata: saya kira beliau juga bersabda: dan kehormatan kalian- adalah haram atas diri 
kalian, seperti haramnya harimu sekarang ini, di negerimu ini, dan di bulan kalian ini. 
Sesungguhnya kalian pasti akan bertemu dengan Rabb kalian (di hari kiamat kelak), dan Dia 
akan menanyakan tentang semua amal perbuatan kalian. Oleh karena itu, sepeninggalku 
nanti, janganlah kalian kembali kepada kesesatan -dimana sebagian dari kalian membunuh 
sebagian yang lain-, hendaknya orang yang hadir pada saat ini menyampaikan kepada orang 
yang tidak hadir! bisa jadi orang yang mendengar dari mulut kedua justru lebih menjaga apa- 
apa yang di dengarnya daripada orang yang mendengarnya secara langsung." Sedangkan 
apabila Muhammad menyebutkan hadits tersebut, dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam benar." Setelah itu beliau bersabda: "Bukankah aku telah menyampaikannya, 
bukankah aku telah menyampaikannya?! Hingga dua kali. 


Bab: Menyembelih dan berkurban di tempat shalat 


3 3 


ME BAN JUN PSS GAME Ken SAS 
AGA ANAN is PA NG IMN nar? 
ga Dog Sin عي‎ SEE BN Das AN 


5125. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Al Mugaddami telah 
menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah 
dari Nafi' dia berkata: bahwa Abdullah pernah menyembelih binatang kurban di tempat 
penyembelihan, Ubaidullah mengatakan: "Yaitu di tempat yang biasa digunakan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk menyembelih binatang kurban." 


Fe TEA رضي‎ PARA Boa GELAS A San Ea 
MARSAH AA YP KIA Je ANI 2336 قال‎ 


5126. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Katsir bin Fargad dari Nafi' bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma telah 
mengabarkan kepadanya, dia berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam biasa 
menyembelih binatang kurban di tempat yang di gunakan untuk shalat (ied)." 


NINA 


Bab: Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam berkurban dengan dua ekor kambing 


2 2 r و‎ 7 57 AI 9 NA ara ووه‎ 7 
AN سيعت أذ د مالك رضي‎ AA ena 153 ناي لياس‎ sas دتتا‎ 
ا‎ -Ai اس‎ el ا‎ G Hera 
HS FA ES PER ALS a 2 
5127. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib dia berkata; saya 
mendengar Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkurban dengan dua ekor domba, sementara aku juga berkurban dengan dua ekor 
domba." 


Z Pa < 


EL Fajar, DA aa PB SA‏ قِلابَةَعَنَ أذ أنَرَسُولَاللَوَصَل اله 


A 
A ANG ره را2 تک و وود م عو‎ R 2 و‎ 4 
IE مَابِيدِهِتَابَعَهُوُهَيَبُعَنَأيُوبَوَقَالَ‎ AAA YEN ga 


Sha EL EOS IPAL 
5128. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi menuju dua ekor domba yang warna putihnya 
lebih banyak di banding warna hitamnya dan bertanduk, lalu beliau menyembelih domba 
tersebut dengan tangannya sendiri." Hadits ini juga di kuatkan oleh riwayat Wuhaib dari 
Ayyub. Isma'il dan Hatim bin Wardan juga berkata dari Ayyub dari Ibnu Sirin dari Anas. 


LA 


EEN رضي‎ pa ig San: KB AN Sen ا‎ 


degan Ka DA E ALA sall egál 
pigsa Arsa 


5129. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari 'Ugbah bin 'Amir radliallahu "anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyerahkan sejumlah kambing kepadanya untuk dibagi- 
bagikan kepada para sahabat beliau sebagai binatang kurban, setelah dibagi-bagikan 
ternyata masih tinggal seekor anak kambing yang masih sangat muda, lalu hal itu 
diberitahukan kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 
"Berkurbanlah kamu dengan kambing tersebut." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu "alaihi wa Sallam untuk Abu Burdah 


KE برضي‎ EA AE دُعَنْعَامِرِ‎ Me SAN EMS SSS 
7 2 % + ر ور‎ RP, ALAL dn Gia FIAI Si b AL 
ANU gla aN Je له ر سول الله‎ EAL SS 2 حال ل يقال لها بو‎ Ie 


/ A 27 


Játi ish UE AN pare Cagak e 6) ANG gan JS 


A 


AAA AA ين‎ AS; AA KAA SA EA sa Iya ga Ana SAH GS A 
Sea Dana a Gaga. ع‎ 


AAK 


KA, PETA Lean NU 146 ikkeer NE PINS KAME snake 
Ka Sea 


5130. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid 
bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Muttharif dari 'Amir dari Al Barra' bin 'Azib 
radliallahu 'anhu dia berkata; Pamanku yaitu Abu Burdah pernah menyembelih binatang 
kurban sebelum shalat (ied), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
kepadanya: "Kambingmu hanya berupa daging biasa (bukan daging kurban) Lantas pamanku 
berkata; "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hanya memiliki seekor jad'ah (anak kambing yang 
berusia dua tahun)." Beliau bersabda: "Berkurbanlah dengan kambing tersebut, namun hal 
itu tidak sah untuk selain kamu." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya: "Barang siapa 
berkurban sebelum shalat (ledul Adiha), dia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, dan 
barang siapa menyembelih setelah shalat (ledul Adlha), maka sempurnalah ibadahnya dan 
dia telah melaksanakan sunnah kaum Muslimin dengan tepat." Hadits ini diperkuat oleh 
Ubaidah dari Asy Sya'bi dan Ibrahim dan diperkuat pula oleh Waki' dari Huraits dari Asy 
Sya'bi, dan berkata Ashim dan Daud dari Asy Sya'bi, sesungguhnya aku mempunyai kambing 
perahan. Dan berkata Zubaid dan Firas dari Asy Sya'bi, saya mempunyai anak kambing 
berumur dua tahun, dan berkata Abu Al Ahwash telah menceritakan kepada kami Manshur, 
kambing perah yang berumur dua tahun. Dan berkata Ibnu Aun, kambing perah yang 
berumur dua taun yang diperah susunya 


= SA ERA Alap Sa Sa Pat 54 حَدَكْنَامْحَمّدُ‎ EN 54 AA 


AN CEACE sake ANTO da 54 E SAS An 
EL 2G ASI MAKA Ia Ai 


ARE eka SA عَ ناد‎ Keni غا يوب‎ 


5131. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah dari Abu 
Juhaifah dari Al Barra’ dia berkata; Abu Burdah pernah menyembelih binatang kurban 
sebelum shalat (ledul Adlha), maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: 
"Gantilah kurbanmu." Dia berkata: "Aku tidak memilikinya lagi kecuali hanya jad'ah (anak 
kambing berusia dua tahun). Syu'bah mengatakan, aku mengira Abu Burdah mengatakan: 
"dan dia lebih baik daripada kambing muda." Beliau bersabda: "Kurbanlah dengan kambing 
itu, dan tidak sah untuk orang lain setelahmu." Hatim bin Wardan mengatakan dari Ayyub 
dari Muhammad dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, perawi berkata, "Betina 
jad'ah (anak kambing yang berusia dua tahun)." 


Bab: Orang yang menyembelih kurbannya dengan tangannya sendiri 
esai DIA A3 al ESA شب‎ Aa ai Ee 
NA TEE TT 


5132. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas dia berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor domba yang warna putihnya lebih banyak 
daripada warna hitam, aku melihat beliau meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba 
tersebut sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, lalu beliau menyembelih domba itu 
dengan tangan beliau sendiri." 


Bab: Orang yang menyembelih kurban orang lain 


2 SEED Ag bê ai ak DE BG IS 


2 
N 
UN 
E 
N 


KE SANG JET LN Li Só ena alah NA, 


Pi 


3 


SENAI ف بالْبَيتِوَصَخَ رشو‎ SAE يَقْضِي الَا‎ Katana 
Menata 


5133. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdurrahman bin Al Qasim dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku ketika berada di Sarif, sementara aku 
sedang menangis, lalu beliau bertanya: "Kenapa denganmu? Apakah kamu haidl?" Jawabku; 
"Ya" beliau bersabda: "Ini adalah suatu perkara yang telah ditetapkan Allah atas para wanita 
anak Adam, lakukanlah sebagaimana yang di lakukan oleh orang-orang yang berhaji, namun 
kamu jangan melakukan thawaf di Ka'bah." Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
berkurban untuk para isterinya dengan seekor sapi." 


Bab: Menyembelih setelah shalat 


PA zas 272 وو 22- ر هيم‎ TANPA Da NP 
BLN ge NAN GE AAN EA ENG IMA SJ FAN Ken 


& 


A < = 3 4 23 
ج‎ Keja mT E NGABA JAH Las 
SIM ya HAL Sama Haa اء‎ AAA SA a 


GAGAHAN E ag PG عقر‎ PA A JANG AI KADGA فال أن كه‎ 


Kat‏ 2 رر Tan‏ أب ره 
ja 233‏ يَأوَ تُوفْعَنَأحَدِبَعَدَكَ 


5134. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Zubaid dia berkata, saya mendengar As 
Sya'bi dari Al Barra’ radliallahu 'anhu dia berkata: saya mendengar Nabi shallallahu "alaihi 


wasallam berkhutbah, sabdanya: "Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini 
adalah melaksanakan shalat ('iedul adlha) kemudian kembali pulang dan menyembelih 
binatang kurban, barangsiapa melakukan hal ini, berarti dia telah bertindak sesuai dengan 
sunnah kita, barangsiapa menyembelih binatang kurban sebelum (shalat ied), maka 
sesembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada 
hubungannya dengan ibadah kurban sedikitpun." Lalu Abu Burdah berkata, "Aku 
menyembelih sebelum shalat, sementara aku masih memiliki jad'ah (anak kambing yang 
berusia dua tahun) yang lebih baik daripada kambing muda, maka beliau bersabda: 
"Sembelihlah binatang kurban itu, namun hal itu tidak sah untuk orang lain setelahmu." 


Bab: Orang yang menyembelih sebelum shalat harus mengulangi 


Ae ANE SEE iten Ade SA Ási 
د کر ھ هَنَدّمنّ‎ HAN A PITA Ja NGA KPA SAN IS na ala gala 


15 Pal ak Hrga PR REAN sás kasa م‎ 


SL ها تكفا‎ AN eni Di Aa بَلَعَتالوّخْصَهُ‎ 6 AM Pars 
بَحوها‎ E Ana 


5135. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ibrahim dari Ayyub dari Muhammad dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menyembelih binatang kurban sebelum shalat 
(iedul adlha) hendaknya ia mengulangi kurbannya." Seseorang berdiri dan berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari pembagian daging kurban -lalu laki-laki itu 
menceritakan kesusahan yang di alami tetangganya, seakan-akan dia berharap Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam membenarkan perbuatannya- sementara aku hanya masih 
memiliki jad'ah (anak kambing yang berusia dua tahun) yang lebih aku cintai daripada dua 
ekor kambing muda." Maka nabi shallallahu "alaihi wasallam memberi keringanan 
kepadanya, aku tidak mengetahui apakah keringanan itu berlaku juga kepada orang lain 
ataukah tidak. Selanjutnya beliau berpaling dan pergi menuju dua ekor domba lalu beliau 
menyembelihnya, setelah itu orang-orang berpaling dan pergi menuju segerombolan 
kambing, lalu mereka menyembelihnya." 


PAN MANUSIA 3 PA ASIAN AI 
pa dans ENGGAK jd NE LAJÊNG 5 Sela ya 


5136. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Al Aswad bin Oais saya mendengar Jundab bin Sufyan Al Bajali 
berkata: aku ikut menyaksikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada hari raya kurban, lalu 
beliau bersabda: "Barangsiapa menyembelih binatang kurban sebelum shalat (iedul adlha), 
hendaknya ia mengulangi kurbannya, dan barangsiapa belum berkurban hendaknya ia 
berkurban." 


2 


x N 


SENILAI AA AE ti PEDE PISA KAN ga PS 


S3 ABS rag AA A NANG NGA AI kana AWAN 
ind ban جَدَعَدّهِيَ‎ is SIA AE هو‎ BEA ا‎ 
KENA هي‎ AE na ي ڪَ نأ‎ BENER MAWAN 


5137. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Firas dari 'Amir dari Al Barra’ dia berkata: "Pada suatu hari Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam mengerjakan shalat, setelah itu beliau bersabda: "Barangsiapa 
mengerjakan shalat seperti shalat kami, dan menghadap kiblat kami, hendaknya tidak 
menyembelih binatang kurban sehingga selesai mengerjakan shalat." Lalu Abu Burdah bin 
Niyar berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, padahal aku telah melakukannya." Beliau 
bersabda: "Itu adalah ibadah yang kamu kerjakan dengan tergesa-gesa." Abu Burdah 
berkata: "Sesungguhnya aku masih memiki jad'ah (anak kambing yang berusia dua tahun) 
dan dia lebih baik daripada dua ekor kambing muda, apakah aku juga harus 
menyembelihnya untuk berkurban? Beliau bersabda: "Ya, namun hal itu tidak sah untuk 
orang lain setelahmu." Amir berkata, "Itu lebih baik daripada ibadah kurban yang kamu 
lakukan" 


Bab: Meletakkan telapak kaki pada lambung hewan kurban 
KA NGE رضي‎ BIS: REI Rae KENA 
NAS اس ر ۹ر‎ AI 2 و‎ Lo MU Y ZAZ EE 
بيده‎ kag? صَفْحَتِبِمَاَ هذَه‎ JÊNG ين و صم ر‎ MA کي ين‎ Sh گان‎ A3 


5138. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas radliallahu 'anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkurban dengan dua ekor domba yang warna putihnya 
lebih banyak daripada warna hitamnya dan bertanduk, beliau meletakkan kaki beliau di atas 
rusuk domba tersebut lalu menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri." 


Bab: Bertakbir saat menyembelih 


AS صل العا 3 يَهوَسَلَمَ‎ BA NAN AE BELA 55 بُو‎ EA Per en ra 

A 7 Z 2 ار‎ - GA - 4 PANA ع‎ 7 1 

ee IN IA Alaaa! 

5139. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abu 

'Awanah dari Qatadah dari Anas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkurban 

dengan dua ekor domba yang warna putihnya lebih dominan di banding warna hitamnya, 

dan bertanduk, beliau menyembelih domba tersebut dengan tangan beliau sendiri sambil 

menyebut nama Allah dan bertakbir dan meletakkan kaki beliau di atas rusuk domba 
tersebut." 


Bab: Mengirim hewan sembelihan untuk disembelih, 


ISA sa PEGANG AN NS جا مداو‎ KA 
A 


an 13 NGA piyd‏ فيو بو صي ادد بداد 
ANG KEN |‏ 

ga a anemia PAN AN PA ATA dis 
SNG ير‎ Pa sad pda 


5140. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Isma'il dari Asy Sya'bi dari Masrug bahwa dia 
pernah menemui Aisyah sambil bertanya: "Wahai ummul mukminin, ada seorang laki-laki 
mengirimkan hewan kurbannya ke Ka'bah, sementara laki-laki yang mengirim binatang 
kurban itu berada di daerahnya, dia berwasiat (kepada orang yang di serahi binatang kurban) 
untuk mengalungi binatang kurbannya. Waktu itu laki-laki (yang di serahi binatang kurban) 
masih dalam keadaan ihram, hingga akhirnya orang-orang melakukan tahallul." Masruq 
berkata: "Kemudian aku mendengar tepuk tangan Aisyah dari balik tabir sambil berkata: 
"Sesungguhnya aku juga pernah membuatkan kalung binatang kurban Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, kemudian beliau mengirim binatang kurban itu ke Ka'bah, dan segala 
sesuatu yang halal di lakukan oleh suami kepada isterinya di haramkan atasnya hingga 
orang-orang kembali pulang (dari menunaikan ibadah haji)." 


Te 


MBA فَسَمِعَْتُتَصَفِيقَهَامِنوَرَ‎ 


Bab: Bagian hewan kurban yang boleh dimakan 


Mera رَبَنَعَبَدِاللَوَرَضِيَ‎ : St Sana MR MA AB US ag BE ie 


2 r 


AA DIA EN baga NE لاحي عل‎ AS SIS 
SM 


5141. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan, 'Amru berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha bahwa dia mendengar Jabir bin 
Abdullah radliallahu 'anhuma berkata; Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kami 
biasa menyimpan daging kurban sebagai perbekalan kami menuju Madinah, Jabir juga 
mengatakan berkali-kali tentang daging binatang kurban." 


GEN AE SA AA -o o : 


Z 


ES e GAN BELI SEA BEN NIS سید‎ 
KL Z A D z 9 Pe 
IG NGANG KE AN gan Yo KG SSL Ag ea yag 


Da P 
م‎ 8 


5142. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku 
Sulaiman dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim bahwa Ibnu Khabbab mengabarkan kepadanya, 
dia pernah mendengar Abu Sa'id bercerita bahwa suatu ketika dia pernah datang dari suatu 
perjalanan, lalu beberapa potong daging di hidangkan di hadapannya, keluarganya berkata: 
"Ini adalah sisa dari daging kurban kita." Maka Abu Sa'id berkata: "Singkirkanlah, sebab aku 
tidak mau memakannya." Abu Sa'id melanjutkan, setelah itu aku berdiri dan pergi menemui 
saudaraku yaitu Abu Oatadah -dia adalah saudara seibu dan salah seorang ahli Badr- lalu aku 
menceritakan hal itu kepadanya, Abu Oatadah menjawab; "Sesungguhnya telah terjadi pula 
peristiwa seperti yang kamu alami." 


Ca 


o isé Pa SE RGS tap Kan 


2 AA 2 


AG BAG ab AES a255 Habia * eT Jali 


5143. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah 
bin Al Akwa' dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja di antara 
kalian yang berkurban, janganlah menyisakan daging kurban di rumahnya melebihi tiga 
hari." Pada tahun berikutnya orang-orang bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah kami harus 
melakukan sebagaimana yang kami lakukan pada tahun lalu?" beliau bersabda: "Makanlah 
daging kurban tersebut dan bagilah sebagiannya kepada orang lain serta simpanlah sebagian 
yang lain, sebab tahun lalu orang-orang dalam keadaan kesusahan, oleh karena itu saya 
bermaksud supaya kalian dapat membantu mereka." 


RE MEA SA EA ee SAS‏ بُنْسَعِيدٍ a‏ سَعِيدٍ Éo AEE‏ بنتعَبّد 
aka yag ZA ANANE Zea ga NG saa EN‏ 
sa,‏ يقال لاا كوا إا تاد ام و Hae‏ يمو کڪ AHAD Kagak Ti‏ 


5144. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah dia berkata: telah menceritakan 
kepadaku saudaraku dari Sulaiman dari Yahya bin Sa'id dari 'Amrah binti Abdurrahman dari 
Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; Kami pernah menggarami daging kurban, lalu kami 
menyerahkannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Madinah, maka beliau 
bersabda: "Janganlah kalian memakannya jika melebihi tiga hari, hal ini bukan karena 
keharusan, akan tetapi aku hanya hendak membagikannya kepada yang lain." Wallahu a'lam 


Te 


22 
Pd 
r, 2 


Se SES RE RAI 


ra 


KANG ANA EN KE رضي‎ A LN AI ا اهر‎ 
هَدَّيْنِالْعِيدَيْنِأََا‎ kan ES A اه صل‎ ASI NAS 


A 


2 H aA, Î - DIG Pa ر‎ 
WE عَبّد الله و‎ SEMEN حبان بن مو سی‎ WS 


PX ڪم قال اپو‎ yan EP اما الک ڪر کيو‎ gi فط کُم من صي ام‎ sê aana 


SN Abel ALAN SSL san sa, e 


ya gd Aa AA sss, PER 1564 35155) 


£ 


chié 2 AAN SIS بن أي طالب‎ Sani عبد‎ AAS A يوج‎ Aa 
LÊ قداث‎ Fa Pe PA KE Gala ya JPN ISA 2 AN É 


5 2 


ره سم 2 Ns‏ م 272 دراو 
PAS NE PNS yaah‏ 


Wa? a 


5145. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Az Zuhri dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Abu 'Ubaid bekas budak Ibnu Azhar, bahwa dia pernah ikut shalat 
ledul Adlha bersama Umar bin Khatthab radliallahu 'anhu, maka dia mengerjakan shalat 
sebelum khutbah, lalu berkhutbah di hadapan manusia, katanya; "Wahai sekalian manusia, 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang kalian untuk berpuasa 
di dua hari raya ini, salah satu dari hari itu adalah hari raya di mana kalian berbuka setelah 
kalian berpuasa, sedangkan yang kedua adalah pada hari kalian memakan daging binatang 
kurban kalian." Abu 'Ubaid berkata; Setelah itu aku juga pernah shalat ied bersama Utsman 
bin "Affan, waktu itu bertepatan dengan hari Jum'at, kemudian dia mengerjakan shalat ied 
sebelum berkhutbah lalu berkhutbah, katanya: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya 
pada hari ini telah berkumpul dua hari raya kalian, maka siapa di antara kalian dari penduduk 
luar kota yang hendak menunggu di sini (hingga tiba waktu Jum'at), silahkan menunggu, 
namun jika menginginkan pulang sekarang, maka aku telah mengizinkannya pulang." Abu 
'Ubaid mengatakan: "Setelah itu, aku juga pernah ikut shalat ied bersama Ali bin Abu Thalib, 
dia mengerjakan shalat ied sebelum berkhutbah, kemudian dia berkhutbah di hadapan 
manusia, katanya: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah melarang 
kalian memakan daging kurban kalian lebih dari tiga hari." Dari dari Ma'mar dari Az Zuhri dari 
Abu 'Ubaid seperti itu juga. 


اا a WAH Naé‏ عش AA‏ سنو عن اټ خي انها نور 
رقاب کن مال عبد ای فر ر NON‏ سول الله ص ال KAH KAWA‏ 
EPA Na‏ كَانَعَبَدُ ia Pata kan Na BUAS‏ وم اهدي 


5146. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah mengabarkan 
kepada kami Ya'gub bin Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari pamannya Ibnu 
Syihab dari Salim dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanlah daging kurban selama tiga hari." 
Sementara Abdullah makan daging kurban tersebut dengan minyak, ketika dia kembali dari 
Mina." 


Kitab: Minuman 


BIAK رضي‎ FEUI أ خر امالك عن افع‎ a P 
aya مركت اع الك‎ 72 ASIA UN 2 - A MN a ZA 
مهاف الك خرَة‎ Ma AAN LI A NRE 


5147. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa meminum khamr di dunia dan tidak bertaubat, 
maka akan di haramkan baginya di akhirat kelak." 


BAN AN LAN ha YANG FP NE BEJ NU PNS‏ 353 الله 


A 


Fu Hd kendang Aan 7 ENA ققد‎ £ 
PAN TANI ENG Asa sa ANA, جير‎ NGANG 


GP NE SI عُفْمَانبَنُعْمَرَ‎ GINA 
5148. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Musayyib bahwa dia mendengar 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa pada malam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
diisra'kan yaitu ketika sampai di Iliya', dihidangkan ke hadapan beliau dua gelas yang 
berisikan susu dan berisikan khamer, lalu aku melihat keduanya dan mengambil gelas yang 
berisi susu, maka Jibril berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk 
kepada fitrah, seandainya engkau memilih khamer maka umatmu akan tersesat.' Riwayat ini 
juga di perkuat oleh riwayat Ma'mar, Ibnu Al Had, dan Utsman bin Umar serta Az Zubaidi 
dari Az Zuhri. 


AJ ag ya CA ES Pe DA At SAS Sis 


A Z 


mah يقال 1 راطالاعةا‎ King AENG AA 
Jasa ARA PAR gê Makan ga w 


á Aah PAK 2 2 أل ورم‎ A دم ت الک 4 ا اله جال وب‎ MT PARE JI 

Sa Galon یکر‎ ban SG جال و‎ PISA SE يَظهر‎ sa 
4 4 

رَجَلْوَاحِد 

5149. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 

Hisyam telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu, dia berkata, 

saya mendengar suatu hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang beliau tidak 

menyampaikan hadits tersebut kepada kalian selain kepadaku, beliau bersabda: "Di antara 

tanda-tanda hari Kiamat adalah kebodohan merajalela, sedikitnya ilmu, perzinahan 


merajalela, di minumnya minuman keras, sedikitnya jumlah laki-laki sementara jumlah 
wanita semakin banyak, bahkan lima puluh wanita yang ditanggung satu orang laki-laki." 


ee”... 


BWI SABANG 2 LAN EN RI Ie F E AR AS 
100 AE صل‎ NGAEN هْرَيْرَكَرَضِيَ‎ SAJEN الوَحمَنِوَابْنَالْمْسَيٍ فو‎ 


AN ANA ag Plan AN BAND Ag aa 
مم‎ 2A A A g 
Hoi A Sgi AN يرق‎ 


در صم 


SS A LENG AAA NANGI Ei ي هر‎ ES Sean 
basa جين ناو هو‎ A GANG SO َر‎ 

5150. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata, 
saya mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ibnu Musayyab keduanya berkata, Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu berkata: sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidaklah seseorang itu berzina, ketika sedang berzina dia dalam keadaan mukmin. Tidak 
pula seseorang itu minum khamer ketika sedang minum khamer ia dalam keadaan mukmin. 
Dan tidak pula seseorang itu mencuri ketika sedang mencuri ia dalam keadaan mukmin." 
Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku pula Abdul Malik bin Abu Bakr bin 
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam bahwa Abu Bakr pernah menceritakan kepadanya 
dari Abu Hurairah, lalu dia berkata: "Abu Bakar menambahkan dalam hadits tersebut dengan 
redaksi: "Dan tidaklah seseorang merampas harta orang lain yang karenanya orang-orang 


memandangnya sebagai orang yang terpandang, ketika dia merampas harta tersebut dalam 
keadaan mukmin." 


Bab: Khamer dari kurma 
Pee AYE A اب‎ BEN دتا ساد ب‎ dai E 


PAK IU LENSA م‎ Sera 
5151. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Shabbah telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Sabiq telah menceritakan kepada kami Malik yaitu Ibnu Mighwal dari 
Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata; "Katika khamer diharamkan, maka 
tidak didapati sedikitpun jenis minuman keras di Madinah." 


PR AA AP م کے‎ 
:رتایت لبان نان قال‎ DEA AE AGS PA PAR SAS 


Z 


IM 
s ” 
w 


کے La EM‏ 2 اک اا کک اک NG‏ ےک > 
ALAN ALAN‏ 


5152. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abu Syihab Abdu Rabbihi bin Nafi' dari Yunus dari Tsabit Al Bunani dari Anas dia berkata, 
"Khamr telah diharamkan atas kami, katika hal itu diharamkan maka kami tidak mendapati 


A 


jenis khamr dari (perasan) anggur di Madinah kecuali hanya sedikit, ketika itu kebanyakan 
khamr kami terbuat dari perasan busr (kurma yang masih muda) dan tamr (kurma kering)." 


SEE رضي‎ Tab NGE AA EE يڪي‎ S3 SIS 


MEN GAS GILA 9 ja NG ba IL وهي من‎ Ae SETAN AAN IA Pu 
Jan AAA 4 


5153. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Abu Hayyan telah menceritakan kepada kami 'Amir dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, 
Umar pernah berdiri di atas mimbar seraya berkata: "Amma ba'du, keharaman khamr telah 
turun yaitu yang terbuat dari lima jenis; anggur, kurma kering, madu, biji gandum dan 
tepung, sedangkan khamr adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat)." 


Bab: Turunnya pengharaman khamer 


SN BE SEN مالك باذ عن‎ STR بن‎ Jne CAS 


4 A A 2 2 LG 
PA من قَضِيخْ زهو ومر‎ S3 3319 SESI أسقي‎ VES WAÉ 2 مَالِِرَضي الله‎ 
CE AE AE SG BIL NIS ea AS NIS 


5154. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah dia berkata: telah menceritakan 
kepadaku Malik bin Anas dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu dia berkata: "Aku pernah menuangkan minuman dari fadlih (minuman 
keras dari perasan kurma muda) dan tamr (minuman keras dari perasan kurma kering) 
kepada Abu 'Ubaidah, Abu Thalhah, Ubay bin Ka'b, tiba-tiba seseorang datang sambil 
berkata: "Sesungguhnya khamr telah diharamkan." Lantas Abu Thalhah berkata: "Wahai 
Anas, bangunlah dan tumpahkanlah!." Maka aku pun menumpahkan khamr tersebut." 


Bio aa MEN NG LIS an PA قز بيه‎ KA GA ERA ENYA 


200 2 PA arang) MEN حر مت‎ IS ALA 


A -‏ رر 


e Paan a ر‎ e = 4 2 5 Ap << 

فقال أب SAS A ERPE eri‏ بَعْضُ أَصْحَا ي BN‏ مالك 
Bá pa ES sis‏ 

5155. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir dari Ayahnya dia berkata; saya mendengar Anas berkata; "Aku pernah menjadi 
pelayan yang bertugas menuangkan minuman kepada paman-pamanku di suatu tempat, 
sementara diriku adalah yang paling muda di antara mereka, ketika itu aku menuangkan 
Fadlih (minuman keras dari perasan kurma muda) tiba-tiba ada yang berkata: 
"Sesungguhnya khamar telah di haramkan." Lantas mereka berkata: "Tumpahkanlah" maka 


aku pun menumpahkannya. Aku bertanya kepada Anas: "Apakah yang mereka minum waktu 
itu?" dia menjawab: "yaitu ruthab (minuman keras dari perasan kurma basah) dan busr 


(minuman keras dari perasan kurma muda atau masih pentil)." Abu Bakar bin Anas berkata: 
"Seperti itulah khamr mereka, sementara Anas tidak mengingkarinya." Dan sebagian 
sahabatku juga pernah menceritakan kepadaku bahwa dia pernah mendengar Anas bin 
Malik berkata: "Seperti itulah khmar mereka waktu itu." 


TES reda SI ba War AS NINA Kera MAA 


A 


PEET soap sii HA AA STA S3 


5156. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Al Mugaddami telah 
menceritakan kepada kami Yusuf Abu Ma'syar Al Barra’ dia berkata: saya mendengar Sa'id 
bin 'Ubaidullah berkata: telah menceritakan kepadaku Bakr bin Abdullah bahwa Anas bin 
Malik telah menceritakan kepada mereka bahwa Khamr telah di haramkan, ketika itu khmer 
terbuat dari busr (minuman keras dari perasan kurma muda atau masih pentil) dan tamr 
(minuman keras dari perasan kurma kering). 


Bab: Khamer dari madu 
SISA FA NI AA PE MN کک بن يو شف ا ځا مالك عن‎ 


PERAN Ii iiti AI A‏ حرام 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami‏ .5157 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah berkata; Rasulullah‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah di tanya mengenai bit'i (minuman keras yang terbuat dari‏ 
madu), lalu beliau bersabda: "Setiap minuman yang dapat memabukkan hukumnya haram."‏ 


-2 


NE Bg 


IAI A AA NG RE Lana AE Kou pi KS 


A BANG A PE 
Peka D تۇمام عن ليتع هو‎ KE ISA مول‎ 5 Ja EA 
فهو حَرَا‎ KAGAN asa KESAN Je NI) IA AEs 


5158. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 
Abdurrahman bahwa Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
pernah ditanya tentang bit'i yaitu (minuman keras) yang terbuat dari perasan madu dan 
sebagai minuman yang banyak di konsumsi oleh penduduk Yaman, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Setiap minuman yang memabukkan hukumnya 
haram." 


AT 


NENG ANG a EU Je ANG gan 5 مال‎ Ns MN 


7 E A 7 1 4 [ 
MEN GENG bei Ah NS SS ANGIN 


5159. Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dia berkata: telah menceritakan kepadaku 
Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian 


membuat perasan dalam duba' (tempat minum dari labu yang di buang isinya dan di 
gunakan untuk merendam perasan kurma atau anggur) dan muzaffat (tempat minum yang di 
polesi dengan ter)." Sementara riwayat Abu Hurairah melengkapinya dengan "hantam 
(tempat minum yang terbuat dari tanah liat, rambut dan darah) dan nagiir (tempat minum 
yang terbuat dari pohon atau kayu yang di lubangi)." 


Bab: Penjelasan bahwa khamer adalah sesuatu yang merubah akal 


Pa ea NE Pa sa NA SS 
عر‎ 5 YI 


PIN عله عبرو مام‎ Sp AI, Sa -A خطت‎ ve 


GA 


sbb NET AN A MA GA AAA, 
SA PA AAN SEMEN Si LSI, 

NN AN IA ET LIA EN DANA Wan PECTIN 
بيب‎ LAN AS Pa قَالَحَجًا تمع‎ ATA Hla a E 


5160. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja telah menceritakan kepada 
kami Yahya dari Abu Hayyan At Taimi dari As Sya'bi dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia 
berkata: Umar pernah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, 
katanya: "Sesungguhnya telah ditetapkan keharaman khamr yaitu dari lima jenis: (perasan) 
anggur, tamr (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu, 
sedangkan khamr adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat), dan tiga perkara 
yang aku berharap Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada 
kami sebelum beliau meninggal: (hak waris) seorang kakek, al Kalalah, dan pintu-pintu riba." 
Asy Sya'bi berkata, "Aku berkata, "Wahai Abu Amru, bagaimana dengan perasan nabidz yang 
terbuat dari biji padi?" Ibnu Umar menjawab, "Itu belum pernah ada di masa Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam, atau ia mengatakan, "di masa Umar." Hajjaj menyebutkan dari 
Hammad dari Abu Hayyan, "Anggur sama dengan kismis." 


IEEE عَنَالشَّعِْيَ عَنَابْنِعْمَرَ‎ KAN َد الاي‎ PAN BAB LAMA PALSU 
PN dunk In ant 55 


5161. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abdullah bin Abu As Safar dari As Sya'bi dari Ibnu Umar dari Umar dia berkata, 
"Khamr itu terbuat dari lima jenis, yaitu dari kismis, tamr (kurma kering), hinthah (biji 
gandum), tepung, dan (perasan) madu." 


Bab: Membuat nabidz dalam wadah-wadah 


3. AN 2 


ASI Ana A > BAE EA NS NE 2 A يَعْقُوبُ‎ Sian BA oat 7276 BEES - 


“ IM 4 IM 


SIA هي‎ PAK ASKo ل‎ PEGA HA JA 


م - 


PN, 


2 PESAN SAE SAE LEAN AE sialan قال ادرو‎ 


5162. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dia berkata; saya mendengar Sahl berkata, "Abu 
Usaid as Sa'idi datang dan mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di tempat 
pelaminannya, sementara istri Abu Usaid membantu mereka pada hari ketika dia menjadi 
pengantin. (Sahal) berkata: 'Apakah kalian mengetahui apa yang aku tuangkan kepada 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam? Aku tuangkan kepada beliau (munuman) dari 
rendaman kurma semalam dalam kuali." 


isi bab 7 broken 


Bab: Keringanan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam dalam hal wadah 


LA 


DE) maba SA HSE GARA AI عَبّدالله آي‎ E الوس موس كد اد‎ 


IM 


NE Par ANNA A 33 AE f سَالم‎ 


2. 


LL ر‎ 


NE gabag NGANG a Ke IS 361 VE JELAS 


s 


SE AA ask قا‎ BAR asa aa BAK Se 

Sea 
5163. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Manshur dari Salim dari Jabir radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang membuat tempat minum dari kulit, maka orang-orang Anshar berkata; 
"Padahal kami harus memakainya" beliau bersabda: "Oh, kalau begitu tidak mengapa." 
Khalifah mengatakan; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Manshur dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Jabir seperti ini, telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami 


Sufyan juga seperti ini, dia mengatakan; "Yaitu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang dari membuat beberapa jenis tempat minum." 


Peng IN, 1 و 3 نايم‎ A PENA SAS عبد‎ 22A EAA ڪل‎ 


E E jt اتنا ای‎ ja عَنْعَبَّد‎ 
BAN AE AGAN AE Aas AN صل اعيو سام لیس‎ 


5164. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Abu Muslim Al Ahwal dari Mujahid dari 
Abu 'Iyadl dari Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma dia berkata, "Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang beberapa jenis tempat air minum, lantas ditanyakan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam: "Kalau begitu orang-orang akan kesulitan mendapatkan tempat 
air minum!." Maka beliau memberi keringanan pada al jar (tempat air minum yang terbuat 
dari tembikar) selain Muzaffat (tempat air minum yang di polesi dengan ter). 


Ge 


MW SRA é e 00 KESAN رَضِيَ‎ Jéé 


ثتا 
جَرِيد hpo igi‏ 


5165. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Ibrahim At Taimi dari Al Harits bin 
Suwaid dari Ali radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang duba' 
(tempat minum dari labu yang di buang isinya dan di gunakan untuk merendam perasan 
kurma atau anggur) dan Muzaffat (tempat minum yang dipolesi dengan ter)." Telah 
menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy 
seperti ini. 


Pe 


A 
2 £ 
A pa 


inn NA BEI وَدِهَلَْ‎ BATA ARE a ير‎ PESAN Aa 
AE da AE SAN تجى‎ Fi na PNS KAG Keja SEA 


2 


SI BANG AS Pel a mangga 


[4 


SAS KATA KAI GA 


5166. Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Manshur dari Ibrahim kataku kepada Al Aswad apakah kamu pernah bertanya kepada 
Ummul Mukminin Aisyah tentang jenis tempat minum yang tidak di perbolehkan untuk 
merendam perasan (anggur atau kurma), Al Aswad menjawab; Ya pernah, tanyaku (kepada 
Aisyah); "Wahai Ummul Mukminin, jenis tempat minum seperti apakah yang dilarang oleh 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk merendam (perasan angur atau kurma)?" Aisyah 
menjawab, "Beliau melarang kami begitu juga kepada ahli bait beliau dari merendam 
(perasan anggur atau kurma) dalam duba' (tempat minum dari labu yang di buang isinya dan 
di gunakan untuk merendam perasan kurma atau anggur) dan muzaffat (tempat minum yang 
di polesi dengan ter). Aku (Ibrahim) bertanya: "Apakah Aisyah tidak menyebutkan tentang al 
jar (tempat air minum yang terbuat dari tembikar) dan hantam (tempat minum yang terbuat 
dari tanah liat, rambut dan darah)? Al Aswad menjawab, "Aku hanya menceritakan 
kepadamu dari hadits yang aku dengar, dan aku tidak mau menceritakan kepadamu sesuatu 
yang belum aku dengar." 


UE LA RIANA DINAS (SAS Jne EN س‎ ya KAS 


. 27% 74 -22:87 و‎ E. 21-34 0 A AMAN APA 
NN : PEND AA AA صلی الله‎ baa a 


5167. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami As Syaibani dia berkata: saya mendengar 
Abdullah bin Abu Aufa radliallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang al jar al ahdlar (tempat air minum yang terbuat dari tembikar yang dicat hijau), 
tanyaku, "apakah kami (diperbolehkan) dari yang berwarna putih? Dia menjawab: "Tidak." 


Bab: Rendaman kurma yang tidak memabukkan 
Mana Senu Mae IA SIS NASA NA 


LA 


E AE AA ana a 


وهي العو س iius uE‏ سول Lak yaa Áhá‏ اد 


P 


A 


€ 


ينور 


5168. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Abdurrahman Al Oari dari Abu Hazim dia berkata: saya mendengar Sahl bin Sa'd 
As Sa'idi bahwa Abu Usaid As Sa'idi pernah mengundang Nabi shallallahu "alaihi wasallam di 
hari pernikahannya, sementara istri Abu Usaid jugalah yang melayani mereka (para 
undangan) padahal ia sebagai pengantin (mempelai puteri). Isteri Abu Usaid berkata, Apakah 
kalian mengetahui apa yang aku tuangkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? 
Aku tuangkan kepada beliau (munuman) dari rendaman kurma semalam di dalam kuali." 


Bab: Bazag dan sesuatu yang tidak menjadikan mabuk 


SAB ESA (Ai Uda 3 153 ká BA KAS ن‎ MANGAN 


r 


R PNS ANA 56 SSB Ta sale MAP, ANN AS 
Sendal AN HAN SE 


5169. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Abu Al Juwairiyah dia berkata: saya bertanya kepada Ibnu Abbas tentang al 
badzag (perasan yang terbuat dari anggur yang dimasak), Ibnu Abbas menjawab, 
"Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam telah menjelaskan (keharaman) al badzag, sesuatu 
yang dapat memabukkan hukumnya haram, katanya lagi: minuman yang halal lagi baik, 
katanya melanjutkan: "Tidaklah setelah sesuatu yang halal lagi baik melainkan haram lagi 
jelek." 


A 4 PA 
ag وور 0 > و د‎ 2A < م ر‎ -$ KEL ور‎ fa 2 ےو رت م وو‎ 259, 
Aan i Ean NGÊS GOS Uap Hi USS Sei عبد اله بن محمد بن آي‎ USS 


> 


IS GA AAA صل‎ NG IL رضي‎ 


5170. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah telah 
menceritakan kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah 
dari ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sangat menyukai manisan dan madu." 


Bab: Pendapat yang mengatakan "Tidak boleh mencampur antara kurma muda 
dengan kurma kering (untuk dibuta perasan) 


4 KE SA < 


< دري‎ ta Ta A pat 70 de? 
SN AN EL EA أذ رَضِيَ‎ 233 SS Ui USS ALA SAS 
نت‎ - 8 


7 و‎ < A Pd 
0 Z R r 2 


2 2 A 7 - 4 41 
7 PIA ALAN La pun) 59 لد‎ AS A 23 Ter 
- - 4 
04 Z 2 z 
AE GEN EA Z a 4لا‎ SA AU SENI 
الحَمَرَوَقَالَعَمَرُو ب نْالحَارِث حَد تا قتاكة ممع أنسًا‎ Ka 33 


5171. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam 
telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu, dia berkata: 
"Sesungguhnya aku pernah menuangkan minuman campuran busr (kurma muda) dan tamr 
(kurma kering) kepada Abu Thalhah, Abu Dujanah dan Suhail bin Baidla', tiba-tiba khamr di 
haramkan, lalu aku tumpahkan semuanya padahal aku adalah pelayan yang bertugas 
menuangkan minuman dan aku termasuk orang yang paling muda di anatara mereka, kami 
menganggap perasan tersebut sebagai khamr." 'Amru bin Al Harits telah menceritakan 
kepada kami Qatadah bahwa dia mendengar dari Anas. 


ta wW 


Z 5 = AA 5 ANA 56 ai < 2 
اله‎ LAN, a) gas لمعنه‎ eh Ara MAS 
344 A 7 £ كي‎ Z 2 27 
Pd 2 A 
SI gada Aa 


5172. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij telah mengabarkan 
kepadaku 'Atha bahwa dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang (minuman keras yang terbuat) dari kismis, tamr (kurma kering), 
busr (kurma muda) dan ruthab (kurma basah)." 


LA LA A n A pi 
t اه قال‎ ES M NA IE AN an iis Aa 
ھی النبيٰ‎ Wan lê sg Ng ANAKE A يَحَيّى ب نأي‎ MA in (5S kada SAH 


2 4 
TA TAN A? sana ? ر اوور‎ an N2 IMN 2G وار عار‎ Ge ل و ر‎ 02 
2 - Pg 2 Sara 2 Tt 2 J 2 و و‎ J بی‎ . 29 D 


5173. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam 
telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari 
ayahnya dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mencampur antara perasan 
kurma kering dengan zahw (kurma muda), antara tamr (kurma kering) dengan kismis, lalu 
setiap dari keduanya di rendam dalam satu wadah." 


Bab: Minum susu 


A 
Í 


3, 


w ara 44 ASA 


Da (PP و 2 3ر‎ 4 
Ad bea Sa 
57 LAN EA 29 KAM, A Pa ot 4 4 “ea AN 


5174. Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Di malam isra', Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah di beri segelas susu dan segelas khamr. 


A 


AE LI INN AAA EN a oie eies 


A 


004 


فيهلبن 


g 
ANG 


WA AG segan a gaske a ا سُو‎ jai 

MASS AA‏ 006 5- عاو ل و وة 

5 s 7 

paiia Ber i 

5175. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi dia mendengar Sufyan telah 

mengabarkan kepada kami Salim Abu Nadlr bahwa dia mendengar 'Umair bekas budak 

Ummu Fadl menceritakan dari Ummu Fadl dia berkata; Orang-orang ragu mengenai puasa 

'Arafah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, oleh karena itu aku mengirim semangkuk susu 

kepada beliau, lalu beliau meminumnya." Sedangkan Sufyan sepertinya mengatakan; 

"Orang-orang ragu akan puasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada hari 'Arafah, 

maka Ummu Fadl akan mengirim orang kepadanya. Namun Sufyan meriwayatkan Hadits itu 

secara mursal, apabila ditanya dari siapakah riwayat itu? la akan mengatakan; "(riwayat) Itu 
dari Ummu Fadl." 


PENS PERSARAAN AN 5 Ka PA NYA 


LA 
A 4 


MERA PA D Seruan da 


AS NASA Las NG Gani NA SAS jaka SARANA 5k 
aké BENAR Aa ل ا‎ BEN 


14 4 041 pd 0 


z أَبُوسُفْيَانَعَنَ‎ SAS أن تعض عليه عو‎ BIS AN Sanga pi AN anang. 
Kala sadé Para DIAN pa 


5176. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Abu Shalih dan Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah dia berkata: Abu Humaid 
datang membawa tempat bersisi susu, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidakkah kau tutupi, bisa jadi itu akan bermanfaat". Telah menceritakan kepada kami Umar 
bin Hafsh telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Al 


A'masy dia berkata: saya mendengar Abu Shalih menyebutkan (redaksi hadits), yang saya 
mengiranya dari Jabir, yaitu "Bisa jadi hal itu bermanfa'at buatmu." Dan telah menceritakan 
kepadaku Abu Sufyan dari Jabir dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam seperti ini juga. 


KANGA كول‎ E هم‎ AMI > KNA, saa. 27 
NINGAL Aa 2 La JG إِسَحَا‎ ea GAN An juga 3 2 Ao 


Ta 


PASU SANA A WA را‎ . Hajar 
Nan ban KAA Payu رَضِيَاللَعَنَهُ‎ KS Pra Ade 
JAN sale LIST PAN AAA BE جعم‎ "SAS AGEN, 


das senjata 
5177. Telah menceritakan kepadaku Mahmud telah mengabarkan kepada kami An Nadir 
telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishag dia berkata: saya mendengar Al 
Barra’ radliallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama Abu Bakar tiba 
dari Makkah, lalu Abu Bakar berkata: "Kami pernah melewati seorang penggembala, 
sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kehausan, Abu Bakar melanjutkan: "Lalu 
aku memeraskan semangkuk susu untuk beliau, setelah itu beliau meminumnya hingga aku 
merasa puas, selanjutnya Suragah bin Ju'syum mendatangi kami dengan mengendarai kuda, 
maka beliau mendo'akan kecelakan atasnya hingga Suragah meminta beliau supaya berhenti 
mendo'akan kecelakan atasnya dan kembali pulang, lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
melaksanakan keinginannya. 


AA 


AN‏ ور و 


yaa ÉA مڪنا ي هر‎ AÉ EEEN بو‎ Nee GAYA ME 


ML, Sian HAN KIA gada NINA YA NYEWA E han MAS ANN سول الله ص‎ 


رم 


5178. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Abdurrahman dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik 
sedekah adalah unta bunting yang banyak susunya dan kambing bunting yang banyak 
susunya (yang dipinjamkan), yaitu ketika pergi dengan kantong susu (penuh) dan ketika 
pulang membawa kantong susu yang lain." 


Aa‏ بو PENA anu hetoi‏ رضي اله 


Kab tea 21 KRA KSAS Sa TAP AN ANTA Teng‏ مان 


Ga AN IE ala pa صل‎ NG قال قال رشو‎ N Meer Kana 


$ 1 Z 


NGE س‎ 2 1 - Ta 56 
ag NANG AIA AE ران اطتا ن‎ halalba EA A25 31 


AG 004 PELAT Pa Anu 


AVE NGE POTEA S3 slang a HS HA 


EN BEE SA gann Aan NG Ae g ANG AN SAB فَسَرِبَتٌ‎ 
مه‎ 


Ma, Kiss 3 يوسم ف انار خو‎ PAS AN aan Lamo a 


5179. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Al Auza'i dari Ibnu Syihab dari 
'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah meminum susu lalu berkumur-kumur, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya ia mengandung lemak." Ibrahim bin Thahman mengatakan dari Syu'bah dari 
Qatadah dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Ketika aku diangkat menuju Sidratul Muntaha, aku melewati empat sungai, dua sungai telah 
nampak olehku sementara dua lainnya belum nampak, dua sungai yang nampak olehku 
adalah sungai nil dan sungai efrat, sedangkan dua sungai yang tidak nampak olehku adalah 
sungai yang berada di surga, lalu aku diberi tiga mangkuk, satu mangkuk bersisi susu, satu 
mangkuk lagi berisi madu dan satu mangkuk lainnya berisi khamr, maka aku mengambil 
mangkuk yang berisi susu dan meminumnya, lalu diberitahukan kepadaku: "Kamu dan 
ummatmu telah memilih fithrah." Hisyam dan Sa'id serta Hammam berkata dari Oatadah 
dari Anas bin Malik dari Malik bin Sha'sha'ah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai 
beberapa sungai seperti hadits di atas, namun mereka tidak menyebutkan tiga mangkuk." 


Bab: Menjernihkan air 


حَدَتْتَاعَبَدَاللَهبَوْمْسَلَمَدَعَنَمَالِشِعَنَإِسَحَاقَّ D‏ طلحة 


A 


E paman f ASAS SA KAN LGS م نلو‎ akan SA 


كع ل 
Z‏ 


Ae; MS SNG ab dekan TS JAE kaa pak EN رسو ل الو صل‎ 
EEE NG ANG ga E JL SE (23 تفقو‎ Fa 


Pa A ANG‏ رر a?‏ رق 


pan na AA 
SAI NA IL يَهِوَسَلَّمْبَخْ‎ ALI KAA 2 ISA IE 22 MI, 
AB gê sa JAMANG AI PNS SI) ELSA 
NE لحم انيلايل‎ 


5180. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishag bin 
Abdullah bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Thalhah adalah sahabat Anshar 
yang paling banyak hartanya di Madinah yaitu berupa kebun kurma, sementara harta yang 
paling dia cintai ialah (kebun kurma) yang berada di Bairuha' dan yang menghadap ke 
Masjid, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam juga sering memasukinya dan minum airnya 
yang jernih, Anas berkata: ketika ayat ini turun Tidaklah engkau mendapatkan kebaikan 
hingga engkau menginfakkan apa yang paling engkau sukai OS Ali Imran: 92, Maka Abu 
Thalhah berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman "Tidaklah 


engkau mendapatkan kebaikan hingga engkau menginfakkan apa yang paling engkau sukai" 
dan sungguh harta yang paling aku sukai adalah Bairuha' dan telah aku infakkan dijalan 
Allah, aku hanya berharap kebaikannya dan aku harapkan simpanannya disisi Allah, maka 
taruhlah ia dimanapun engkau kehendaki ya Rasulullah, selanjutnya Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Wah...! Itu adalah harta yang sangat berharga, harta 
yang sangat berharga, sungguh aku telah mendengar apa yang kamu katakan agar kamu 
menjadikannya sebagian untuk karib kerabatmu, " lalu Abu Thalhah berkata: "Akan aku 
lakukan ya Rasulullah, " maka ia membaginya untuk keluarganya dan anak pamannya." 
Sementara Isma'il dan Yahya bin Yahya menyebutkan dengan redaksi "raayihun (berharga)." 


Bab: Mencampur air dengan susu 


LA LA 


alkas 3G 1 8 و ور‎ NG و سم‎ EAEAN وء و رر ےو واو ۴ 7 و‎ 0 Pra ر‎ 
٠ . 3 $ d ل‎ 0 A 2 . . 3 . 5 o te 
0 Tx 2 A 0 


MERA ل‎ PES KIMA ET YA AA JA KATA perasa GA Je NG ر اى رسو‎ 


p 4 


0 22 {263 ر‎ 19 £ D, FG Laz z <42 TAWA NGE KE AN 
AAN يميه اعرا ي قاعطى‎ rê بكرو‎ Po ح فَسَرِبوَعَنْيْسَارِ‎ WNI US بت‎ ea 


l2 

54 £ 
یُمرفالا يم“ 
: 0 


N ١ 


2 


VIF 


5181. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata: telah mengabarkan 
kepadaku Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam meminum susu, lalu beliau memasuki rumahnya, kemudian aku memeras susu 
kambing untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang aku campur dengan air dari 
sumur, setelah itu beliau mengambil mangkuk tersebut dan meminumnya sementara di 
samping kiri beliau terdapat Abu Bakar dan di samping kanannya seorang arab badui, namun 
beliau memberikan sisanya kepada arab badui sambil bersabda: "Yang kanan dan kanan." 


0 


E N > cs وو‎ 3450, 259 Z KENEK RES 2ه 207 م‎ 2 


se? K 1 0 س‎ 0 wW 2 2 س‎ w 5 2 
AAA A NE SE صل‎ EA a 
A 


a 
IBC EN LAI Ii E eia AE Ai 
2 77 PRA 21 S 22 ابي‎ 


P - 


Aa A k2 az g 6 5 Gi A AA AL . #5 Da Au 
IE NE La gak BII AJE NIS Jak GAS 25 JA NG 


AA NG AR ASI a A S3 SU SU 
u A 9 
KARANG شرب‎ 


5182. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin Al harits 
dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama 
sahabat beliau pernah mendatangi seorang laki-laki dari Anshar. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepadanya: "Apakah kamu memiliki air yang tersisa malam ini dalam 
griba, jika tidak kami akan menghirupnya secara langsung." Jabir bin Abdullah berkata, laki- 


laki itu sedang membenahi saluran airnya ke kebunnya, Jabir melanjutkan: lalu laki-laki 
Anshar tersebut berkata: "Wahai Rasulullah, saya masih memiliki air yang tersisa malam ini, 
mari kita menuju tenda." Abdullah berkata, "Lalu beliau pergi bersamanya dan menuangkan 
air kedalam mangkuk, kemudian dia juga memerahkan susu dari kambing piaraannya, Jabir 
melanjutkan: "Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meminumnya begitu juga 
dengan sahabat yang datang bersama beliau." 


Bab: Minum manisan dengan madu 


29 


SROS‏ داه تابو SA angs KAWAN‏ عَنَأبِيهِعَنَعَايشَدَرَضِيَاللَمُعَنْبَاقَالَتَ 
pa iea ate GILA Jo ANK‏ 


5183. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Hisyam dari ayahnya dari Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat menyukai 
manisan dan madu." 


Bab: Minum sambil berdiri 


MEN رَضِيَ‎ AN 5 NENE NA Mad SUA “ea 


LG A ANANG 9% -$ AFI AA is 

ARAI AANS Ia pemasa > 
5184. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar 
dari Abdul Malik bin Maisarah dari An Nazal dia berkata; Ali radliallahu 'anhu pernah datang 
dan berdiri di depan pintu rahbah, lalu dia minum sambil berdiri setelah itu dia berkata; 
"Sesungguhnya orang-orang merasa benci bila salah seorang dari kalian minum sambil 
berdiri, padahal aku pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukannya 
sebagaimana kalian melihatku saat ini." 


IM 


Sea ag NGNE eta yA si aaa a Akang 


و 


و 
raaa) DI E AAN‏ 2 


ANGGEN USA قا‎ 4 PA 79 رم‎ Pe AEA - 

bol Gen R5 Ann ASN AA 255533 IS É; 
2 07 ANG 3 Da > 

PRIA fuk - A a ga E LA ب قيامًا و‎ BAYA م‎ KS 


5185. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Maisarah saya mendengar An Nazzal bin Sabrah 
bercerita dari Ali radliallahu 'anhu bahwa setelah melaksanakan shalat zhuhur dia duduk 
untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di Rahbah sampai tiba shalat ashar, kemudian ia 
diberi air dan meminumnya, selebihnya ia gunakan untuk membasuh mukanya, wajahnya, 
kedua tangannya -perawi juga menyebutkan kepala dan kedua kakinya- lalu dia berdiri dan 


meminum sisa (air wudlu'nya) sambil berdiri, kemudian dia berkata: Sesungguhnya orang- 
orang merasa tidak suka minum sambil berdiri, padahal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah melakukan sebagaimana yang aku perbuat saat ini." 


“5 


PI Pa Pei Para‏ لعن ME geri‏ قال شرب التب صل اله 
A - 3 g‏ قَايِمَامِنَرَمَرَمَ 
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan‏ .5186 


dari 'Ashim Al Ahwal dari As Sya'bi dari Ibnu Abbas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah minum air dari zamzam sambil berdiri." 


Bab: Minum di atas kendaraan 


daik l ُو‎ Ki p ii MES Jeej uui 
2 و‎ 7? 2 p a 
Sas asude akasa: AN AAN RAT WA jd Ad et 


SANA PA IBL GA Abang SEG Kn 


5187. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Salamah telah mengabarkan kepada kami Abu An Nadir dari 'Umair bekas 
budak Ibnu Abbas, dari Ummu Fadl binti Al Harits bahwa dia pernah mengirim semangkuk 
susu kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam ketika beliau sedang berhenti di "Arafah, lalu 
beliau mengambilnya dan meminumnya." Malik menambahkan dari Abu An Nadlar " di atas 
untanya”. 


Bab: Mendahulukan yang sebelah kanan 


JAS EL ea NG SA NG Jae Sis 


A A 


- ا 


2ft, 2 5 - SEN NA َع يَمينه‎ - AA 
hito tiS ENERE lela pe EL A ATAN 


sa Er ije 5g SI 


5188. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah diberi susu yang dicampur dengan air, sementara di sebelah kanan 
beliau terdapat arab badui dan di sebelah kiri beliau adalah Abu Bakar, kemudian beliau 
meminum susu tersebut dan memberikan sisanya kepada arab badui sambil bersabda: "Yang 
kanan dan kanan." 


Bab: Apakah seseorang harus minta izin kepada orang yang di sebelah kanan untuk 
minum 


A 


KA A 236 ڪال راي حازم ټږ ويار ن ټل بن ستو ري اله‎ EN AAN 
Sun WAN 352 GE anah كمد‎ TEA SA Pan Kara NAH 
PA A ر‎ A م و ر‎ 
BI 


اَن ل أن أَعَطِيَ AN‏ اله يار سو NANG‏ أو 5 بتصيبي JEN‏ كله رسو لاله 
ide‏ ع AAM‏ 


5189. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'd radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi minuman lalu beliau meminumnya, sementara di 
sebelah kanan beliau terdapat anak muda dan sebelah kiri beliau orang-orang tua, lalu 
beliau bersabda kepada anak muda: "Apakah kamu mengizinkan aku untuk memberi sisanya 
kepada mereka?" maka anak muda itu menjawab; "Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak 
akan memberikan bagianku dari sisamu kepada seorangpun." Sahl berkata; "lantas 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan pada tangannya." 


Bab: Minum langsung dari dalam kolam 


3G IM 


IE er سَعيد سَعِيد بن‎ é E5 -21 aa Ken aa na Pi یَحُیّی‎ ARA ANA 


A 
P 


Bj MA Atas a sasa : SALAH 
PAR A AN KIB JENG a 
LINI SESI SLA Ke 5 عَلَيَهوَسَلَمَإِنَ‎ Par KANAN sis Per basi 


3 
A 


EEEE basae ANY y قَقَالَالَجُلَيَارَ‎ AN الو‎ 5 


Z 


Zara Pa ALAN See سكب كدح‎ 
AAN LAN 


5190. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin Al Harits dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui seorang laki-laki Anshar, waktu itu beliau bersama 
salah seorang sahabatnya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan sahabat yang 
menyertainya memberi salam kepada laki-laki Anshar tersebut, laki-laki itu pun menjawab 
salam beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibumu, ini adalah hari yang 
sangat panas -sementara laki-laki Anshar itu sedang membenahi saluran air di kebunnya, 
maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu memiliki air yang tersisa 
malam ini dalam griba, jika tidak kami akan menghirupnya langsung (dari saluran air 
tersebut) " -sementara laki-laki itu masih membenahi saluran air di kebunnya-, maka laki-laki 
Anshar itu berkata: "Wahai Rasulullah, saya masih memiliki air yang tersisa malam ini dalam 


griba, kemudian ia menuju tendanya dan menuangkan air ke dalam mangkuk, kemudian dia 
juga memerahkan susu dari kambing piaraannya, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
meminumnya beliau pun mengulanginya lagi, begitu juga dengan sahabat yang datang 
bersama beliau turut meminumnya." 


Bab: Anak kecil membantu orang dewasa 


D Tas ر ر ديج اور وو او‎ 
MENGAN كنت امال‎ SHA US مث‎ La age KAA ARA Na 


4 LA 
er, £ 


NBK IN IN ziaci FAET‏ ماهر اف كال 


SN SIS فال وي رخأو كلك جر كلتك‎ SS 
مید‎ Ina مره‎ NG) gas 


5191. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir dari ayahnya dia berkata; saya mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; aku 
pernah menjadi pelayan di suatu daerah yang bertugas menuangkan minuman al fadlih 
(minuman keras yang terbuat dari kurma) kepada para pamanku, sedangkan aku adalah 
orang yang paling muda di antara mereka, tiba-tiba di beritahukan bahwa khamr telah di 
haramkan, maka dia (salah seorang pamanku) berkata; "Tumpahkanlah ia." Aku pun 
langsung menumpahkannya, " aku bertanya kepada Anas; "Apakah minuman mereka saat 
itu?" dia menjawab; "yaitu minuman (keras) yang terbuat dari ruthab (kurma basah) dan 
busr (kurma muda)." Abu Bakar bin Anas berkata; "Itulah khamr mereka saat itu, dan Anas 
tidak mengingkarinya." Dan sebagian dari sahabatku juga pernah menceritakan kepadaku 
bahwa dia pernah mendengar Anas berkata; "Dan saat itu khamr mereka terbuat dari jenis 
itu." 


Bab: Menutup bejana 


ےه وردو Pao POO EA‏ وه ور ري 6 و سام .2 


pueri AE ANT A ANG AH E BE IMA) gana OENES 


PRA AN AN A كَانَجُنَحُ‎ asa 212A يقو لقال ر سو لاله صل ال‎ agi KAN َد اهرضي‎ ME 


A oge 


Peri sala Ga a á An 253 (SESAME eh Pa‏ ابت 
a‏ الق السَيَطَا نَا EL E‏ وأو کو WA NA AI‏ 


57 


Asa aa أطفئو‎ GANG AN PIA Kurir 2 Ea 


5192. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 
Rauh bin 'Ubadah telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata: telah 
mengabarkan kepadaku 'Atha' bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma 
berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Apabila hari mulai malam atau 
malam telah tiba, maka tahanlah anak-anak kalian, karena saat itu syetan berkeliaran, 
apabila malam sudah mulai larut maka lepaskanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumah 
kalian dan sebutlah nama Allah, karena syetan tidak mampu membuka pintu yang tertutup, 


1 


dan tutuplah tempat air minum kalian sambil menyebut nama Allah dan tutup pula wadah- 
wadah kalian sambil menyebut nama Allah walaupun hanya dengan sesuatu yang dapat 
menutupinya dan matikanlah lampu-lampu kalian." 


Wira IE ISI A Ae aé S AH حَدَْنَامُوسَى‎ 


اج + 


4 LA 
A - رك دو‎ 2 


PA CA adan رالا مقو ى‎ Ka Ser Hak 
PAES قال ولو بعودتعوضة‎ 


5193. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari 'Atha’ dari Jabir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Matikanlah lampu-lampu kalian apabila kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu rumah 
kalian, tutuplah wadah-wadah kalian serta tutup pula tempat makan dan tempat minum 
kalian -aku mengira beliau juga bersabda- walaupun hanya dengan sepotong kayu yang 
dapat menutupinya." 


Bab: Memecah mulut bejana 


2ور » 


a DI ea ne 


5194. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dzi b dari Az Zuhri dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Abu Sa'id Al Khudri 
radliallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melarang meminum 
langsung dari mulut geribah (ngokop -jawa) yaitu dengan memecahkan sedikit mulut geribah 
lalu meminum langsung darinya." 


- 
عو سدسم A a‏ و 


Bana Pe AG A دعسن الوم‎ SEA PAN مسد‎ E 


2 ZA 2 


عذال 


JEANS SU صل‎ NG ALA Ab HN pan ANAA 


0727 


SEM Je AE Na NGANG‏ بم أَفْوَاهِهًا 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugattil telah mengabarkan kepada‏ .5195 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia berkata, telah‏ 
menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri‏ 
berkata: saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum‏ 
langsung dari geribah (tempat air minum)." Abdullah mengatakan: Ma'mar dan yang lain‏ 
mengatakan yaitu minum air langsung dari mulut geribah."‏ 


Bab: Minum dari mulut bejana (ceret) 


بي 4 


AS LAS AS MEN م آلا‎ In KES SS 


raky Ki sie ee LA ر ر 9ر مير 2 م ر‎ 
SAK laga Mega NIA APA 
PERS AN جَارَة)‎ 


5196. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Ayyub, Ikrimah pernah berkata kepada kami: 
"Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang singkat yang pernah diceritakan oleh 
Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang minum langsung dari 
mulut geribah atau tempat air minum dan hendaklah seseorang melarang tetangganya 
menyandarkan kayu di rumahnya." 


,159 ور و لام 1 PE A 1 ee NA =, PLP 2 an‏ مر و 
حدنتامسد Ea‏ اعلابا LAN GAE AN gn ABRI AA en‏ 
ng Bs‏ 


5197. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il 
telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang minum langsung dari 
mulut geribah." 


KIE رَضِيَ‎ MEA مَدّعَنَ‎ Sei NENGA a BALA NS 
MEN ِنف‎ ANE a NA IS LAN 


5198. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang minum langsung 
dari mulut geribah." 


Bab: Larangan dari bernafas dalam bejana 


29 


Ais‏ بو نکی ALIAS‏ عَنْعَبَدِ للب Ma‏ وکال قال رسو ل الله صلی الله 
ر m A LAN frz‏ ص - 
KAL Gg Nas aké‏ تفي الا ,5 sasa 56 aé SSL‏ إا 


AS SEP E ANC‏ بیمینه 
Telah menceritakan kepada kami Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari‏ .5199 
Yahya dari Abdullah bin Abu Qatadah dari Ayahnya dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi‏ 


wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian minum, maka janganlah bernafas di 
tempat air minum tersebut, dan apabila salah seorang dari kalian kencing maka janganlah 


menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan, namun apabila salah seorang dari kalian 
harus menyentuhnya, hendaknya tidak menyentuh dengan tangan kanannya." 


Bab: Minum sambil bernafas dua atau tiga kali 


ر ا ر Lagi‏ ر هيلاع ول هم A‏ بسع و سم E DA pee pra‏ 
PNG RS “al gek Pane‏ 55 تقال أ خرن EL, AAS‏ اله قال كان 


2 


44 0 م ص‎ P 4 GP ممع‎ 2 2 7 4 
CE LES Aha ANE صل‎ LAN SEE ine PA NAK 
20 يدو‎ NI نياو‎ PALANG 2 
ر‎ 5 Se ا‎ 


5200. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dan Abu Nu'aim keduanya berkata: telah 
menceritakan kepada kami Azrah bin Tsabit dia berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Tsumamah bin Abdullah dia berkata: bahwa Anas biasa bernafas dalam tempat air minum 
sebanyak dua kali atau tiga kali, dan dia mengira bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
juga bernafas tiga kali (ketika minum)." 


Bab: Minum dalam bejana emas 


LN At Dal F P 2 هم کور‎ A 2 ZG 
يليل قال كَانَحَذَيْقَهبِالْمَدَاينِ‎ iri حَدَنْنَاحَفْص بَنْعْمَرَ‎ 
bd Ma تين‎ Z PA 
# a - 5 - 
BEN Ta | 2 TA بر و‎ PERLU aye مير‎ PL Z Boo ماو‎ LK اه‎ 


AE 


AN Aa MNE -4 SAT A Pd 2 س‎ Pd ير اتام و‎ Ea ot 


5 نكوي الآجر‎ 
5201. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dia berkata: Ketika Hudzaifah di Madayin 
(Mada'in), dia pernah meminta air untuk minum, lalu Dihgan memberinya air minum di 
dalam bejana yang terbuat dari perak, maka ia membuangnya sambil berkata: 
"Sesungguhnya aku tidak bermaksud membuangnya melainkan aku telah melarangnya 
(menggunakan tempat yang terbuat dari perak) namun tetap saja ia menggunakannya, 
sesungguhnya Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang kami memakai kain sutera, dibaj 
(sejenis sutera) dan tempat minum yang terbuat dari emas dan perak, beliau bersabda: "Itu 
semua untuk mereka (orang kafir) di dunia, dan untuk kalian di akhirat kelak." 


Bab: Bejana perak 


م 
5 


DEN AAN KET ia ايا ي‎ As 
آنيّةالدَّهَّس وَالْفْصَّدَوَلَاتَلْبَمُواالْحَريرَ‎ 5 TANG GAS Jo a aa 
PNG MENGAN 


5202. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu "Adi dari Ibnu 'Aun dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dia berkata: kami 
pernah bepergian bersama Hudzaifah, lalu dia menyebutkan perihal Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian minum dari tempat yang terbuat emas dan 


perak dan janganlah kalian menggunakan kain sutera dan dibaj (sejenis sutera), karena itu 
semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat kelak." 


aa 77 259,‏ سكي 2 رو “fo 7 Tag‏ م gs‏ 2 دو 24 ددر م و 2% دو 
aan A a aa mua aan‏ عكر وى ورب a‏ 


2 LA já AI 2351 AN 23 » EN Jaga Sada ika agi A 
مجر جرد في بَطَنهِنَارَ جه‎ Aja PUN وَسَلَّمكَالَ ليمرب ف‎ 


5203. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku 
Malik bin Anas dari Nafi' dari Zaid bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Abdurrahman bin 
Abu Bakr As Siddik dari Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang minum dari bejana yang 
terbuat dari perak, hanyasanya ia menuangkan neraka Jahannam ke dalam perutnya." 


A 


A 
6 £ 


Pera اناع س‎ aa A g o i GA aga 
Ags الْمَظْلُوم‎ ra D SAN ANAN اتبا ع الْحِمَارَ 58 اتوك‎ 3 
SIN ME AN SAN NG seal 
a ANA X 


5204. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Al Asy'ats bin Sulaim dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al 
Barra bin Azib dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami 
tujuh perkara dan melarang tujuh perkara, beliau memerintahkan untuk menjenguk orang 
sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang yang bersin, memenuhi undangan, 
menyebarkan salam, menolong orang yang terzhalimi dan melaksanakan sumpah, dan 
melarang kami memakai cincin dari emas, minum dari bejana yang terbuat dari perak, 
mayasir, qasiy, harir, dibaj dan istabraq (semua jenis pakaian yang terbuat dari sutera atau 
campuran sutera)." 


Bab: Minum dalam gelas 


ANI fja miii Aa Sa NE Eisa يباين‎ 3 Te 
brag Mad Laba AK PAHA PA BISA yag Sa Aja AE IA 


لبن فشر به 
Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Abbas telah menceritakan kepada kami‏ .5205 
Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Salim Abu An Nadir dari 'Umair‏ 
bekas budak Ummu Fadl, dari Ummu Fadl bahwa orang-orang ragu-ragu mengenai puasa‏ 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di hari 'Arafah, lantas Ummu Fadl mengirimkan semangkuk 
susu untuk beliau, lalu beliau meminumnya." 


Bab: Minum dari gelas dan bejana Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam 


w 


TEA Ai ADE حازم‎ PA SAS NGE ES ي‎ g 


1 


Fa کو‎ 00 
و‎ 7 
Wa A 


GA سل‎ SE Ja ANGEN Ka oiai aasa Laju Er 


A 


Den uan A لَب صل للا‎ iel Seni 


KANE DAN PSA AAA صل‎ LAN EA LA GA 
جَاءَلِيَخْطْبَكِكَالتَ‎ aa ALE LAI AAN NENGA ga ia AN US Sa 


te. 


تك 


Sedan ala yah BILA ab ANU Biss‏ جَكس ف AR‏ سَاعِدَةَهُوَ 


LA 


(Narang Per EA Ne PN YEN MAN 
da PSA pa AAA aab JNE Ea KAI ŚŚ 


5206. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd 
radliallahu 'anhu dia berkata: "Ketika dituturkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang cerita seorang wanita Arab, maka beliau pun memerintahkan Abu Usaid 
untuk memanggilnya. Tidak lama kemudian wanita itu datang dan tinggal di tempat yang 
bagus milik Bani Sa'idah. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar hingga menemui 
wanita tersebut, beliau masuk ke rumah tersebut, dan ternyata wanita itu selalu 
menundukkan kepalanya. Pada saat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengajaknya 
bicara, wanita itu justru berkata: "Saya berlindung kepada Allah darimu." Beliau menjawab: 
"Baiklah, saya juga melindungimu dariku." Setelah itu para sahabat berkata kepadanya, 
"Tahukah kamu siapakah orang ini?" wanita itu menjawab, "Tidak." Para sahabat berkata; 
"Orang itu adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau datang untuk melamarmu." 
Wanita itu berkata: "Kalau begitu, saya termasuk orang yang tidak beruntung." Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam kembali dan duduk di bangsa Bani Sa'idah bersama dengan para 
sahabatnya. Kemudian beliau bersabda: "Tuangkanlah kepada kami minuman wahai Sahal." 
Lalu saya mengeluarkan mangkuk ini untuk mereka dan memberikan minuman kepada 
mereka dengan menggunakan mangkuk tersebut." -Setelah itu Sahl mengeluarkan mangkuk 
tersebut untuk kami dan kami pun meminum air darinya." Abu Hazim berkata, "Selang 
beberapa tahun kemudian, Umar bin Abdul Aziz meminta mangkuk itu, maka mangkuk 
tersebut di berikan kepadanya." 


ااال SEN ga‏ يَحْيَى AE pe PKI‏ الْأَحْوَلِكَالَرَاَيْتُ 


r‏ م 


Z A 


قد ale ka AL Io‏ مالكو Nan kadah SNG‏ وهو قد غ 


9 ملكي م ره‎ > A Aa NAFS ورم‎ 2 KAS 5145 SAN 4 قم‎ 


> ha? Pa 2 Ga GA 9 
LA 


TG TANYA, PAA NA رفول‎ TAMA : K3 ASASI Mei ذهب أو‎ 


A 


isi pke Alia pat Je De JANG 


5207. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Al Mudrik dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Yahya bin Hammad telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah 
dari 'Ashim bin Al Ahwal dia berkata: aku pernah melihat mangkuk nabi shallallahu "alaihi 
wasallam ada pada Anas bin Malik, sedangkan mangkuk tersebut telah retak, lalu dia 
menyambungnya dengan perak, Anas berkata: "Mangkuk itu adalah mangkuk yang sangat 
bagus yang terbuat dari kayu pilihan, 'Ashim melanjutkan: Anas berkata: Sungguh aku telah 
menuangkan (minuman) kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dengan mangkuk 
tersebut hingga sekian kali. Perawi berkata: Ibnu Sirin mengatakan: bahwa mangkuk 
tersebut terdapat rantai yang terbuat dari besi, lalu Anas hendak menggantinya dengan 
rantai yang terbuat dari emas atau perak, maka Abu Thalhah berkata kepadanya: "Janganlah 
kamu merubah sesuatu yang telah di buat oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Anas 
pun membiarkan seperti itu." 


Bab: Minuman yang berbarakah dan air yang diberkahi 


KE PELNI سَالِم د‎ Sa عَمَښ قال‎ Na AG م ا‎ Nana SUKANYA 
PARA pelayan Mat De PI هَدَاالحَدِيتَ‎ Mn Fe ja 


Pei A AG a tuas 


- و‎ Alr G 


lE alain a PESAN EN AGAN SAM 


A 


2 0 Í 2 ر ر‎ a » 
Kai گم‎ ABK ai SENG بَطْنِي‎ EL NE 3 الاس و‎ 


“ 


ل Aa‏ قال ena AE sena‏ عن جَابر 


5208. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku Salim bin Abu Al Ja'd dari Jabir 
bin Abdullah radliallahu 'anhuma tentang hadits ini, dia berkata, "Sungguh aku pernah 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika itu waktu shalat Ashar telah tiba sedangkan 
kami tidak memiliki persediaan air kecuali hanya sedikit, lalu air tersebut ditaruh ke dalam 
wadah dan diberikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, setelah itu beliau 
memasukkan tangan beliau ke dalam wadah tersebut sambil meregangkan jari jemarinya 
kemudian beliau bersabda: "Mari berwudlu' untuk mendapatkan keberkahan dari Allah." 
Sungguh aku melihat air memancar dari jari-jemari beliau, orang-orang pun bergegas 
melakukan wudlu sambil minum, dan aku pun bergegas untuk mengenyangkan perutku 
dengan air tersebut karena aku tahu kalau air itu sarat dengan keberkahan." Kataku kepada 
Jabir; "Berapakah jumlah kalian waktu itu?" dia menjawab: "seribu empat ratus personil" 


hadits ini juga di perkuat oleh riwayat 'Amru bin Dinar dari Jabir, sementara Hushain dan 
'Amru bin Murrah mengatakan dari Salim dari Jabir sebanyak seribu lima ratus personil, 
hadits ini juga di perkuat pula oleh riwayat Sa'id bin Musayyib dari Jabir." 


Kitab: Sakit 


Bab: Penjelasan tentang kafarah orang sakit 


LA 
A “5 


ANAA OS PN KA بن اف‎ ANK Ki 
baka gak SAN TS SA Nara 
WS an Sa إلا قر للها‎ piii ا‎ 


5209. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan 
kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az 
Zubair bahwa Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah suatu musibah yang menimpa 
seorang muslim bahkan duri yang melukainya sekalipun melainkan Allah akan menghapus 
(kesalahannya)." 


7و وو م و بيو سه 


IE AA PNS ARENE عَمْرِ و‎ ER محم مُحَمَدِحَدَتْنَاعَبَدالْمَلِكِبنُ‎ BAE حَدَدْنِي‎ 


ee a AN N 


a aa 


5210. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Abdul Malik bin 'Amru telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari 
Muhammad bin 'Amru bin Halhalah dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri dan dari 
Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidaklah seorang 
muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kehawatiran dan kesedihan, dan tidak juga 
gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus 
kesalahan-kesalahannya." 


ATAN ع‎ NA sê sanê Kan Asu? KESAN Da MBA A NG NGA PAN NA 
.L 2. “< NGNE lae Ap Dan “ANENG 247 COENE 
SA BAN Ita Aa يځ مو‎ MG NAS a PNJ NG akan 

z 0 4 50 1218 S KB És 2 Z ا‎ 

HA kap SANA AA SIP 95314 Sea 5 JUN 

Jaga Ia ANE 

5211. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 

dari Sufyan dari Sa'd dari Abdullah bin Ka'b dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: "Permisalan seorang mukmin seperti dahan di suatu pohon, 


terkadang angin menjadikannya bengkok dan terkadang berdiri, lurus. Sebaliknya permisalan 
orang munafik seperti tanaman padi yang senantiasa berdiri, hingga sekali ia jatuh, ia akan 


langsung roboh." Zakariya mengatakan: telah menceritakan kepadaku Sa'd telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Ka'b dari ayahnya Ka'b dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


1G 


AYI SEN محمد‎ SIS AN Pes sil sa 
aa رو ل الوص‎ NGNE ge 5 AI 
AH GAE GU KANCA KUA يخ‎ NE Siap 3 NA KAEN YES oya bad 

ABG gais, SN 


5212. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir dia berkata, telah menceritakan 
kepadaku Muhammad bin Fulaih dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Hilal 
bin Ali penduduk dari Bani 'Amir bin Lu'ai, dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Permisalan seorang 
mukmin seperti dahan di suatu pohon yang dapat bengkok ketika tertiaup angin dan apabila 
tertimpa musibah dia akan tetap tegak lurus, sedangkan permisalan orang fajir ibarat 
tanaman padi yang senantiasa tegak sehingga Allah akan merobohkannya kapan saja Dia 
kehendaki." 
3624 < 7 


هو وو و 7 


Jen ana Peta عبد اله ین بو شف غو امالك‎ Sis 


0 KG 0 0 قا‎ a e wa 7 227 - BA 
اللَمُعَلَيَوَسَلَممَنَ‎ ye NG رَه يقو لقال رسو‎ ANA SS, سيعت سَعِيدَ بسا‎ 


A 


5213. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah bahwa dia 
berkata, saya mendengar Sa'id bin Yasar Abu Al Hubbab berkata; saya mendengar Abu 
Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di 
kehendaki Allah kebaikan, maka Dia akan mengujinya." 


Bab: Sakit keras 


. 08 e g 04 2 ا لامر رقم‎ aer 
TEH AAA ba Site سفيَانَ : عَنَالْأَعْمَضٍ‎ ESA WANA CS 
MERASA PEN Ke an Sa ái dalgio N 


4 


aga Al GEA sapa 


5214. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Bisyr bin 
Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Masruq dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: 
"Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih merasakan penderitaan ketika sakit dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


A 2 Z £7 A 2 4 2 AS 4 
DEA gang a NG yi Pai عن الا عمش عَنَإِبَرَاهِمًا‎ GA SIS سف‎ gae محمد‎ SAS 
Z DA 1 5 aki 2 ad 
Pai 
ARANG A 225 رکرو‎ D ا‎ TAK ا ل 7 ا‎ è -l 27 
ديداوّقلت‎ SEA 5 gn gan PA da aé SN الله عنه اتيت‎ an 


ر 


0 su 7 7% sÊ و‎ AS AG 724 2 ا و‎ 
أجْرَيْْقَالَأَجَلمَامِنَمْسَلِمِ يُصِيبَهُ أنَى حَات اله‎ MGG IG CIA AL US 


5 A 5 7 

EARN‏ وق الف 

5215. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari Al Harits bin Suwaid dari Abdullah 

radliallahu 'anhu: saya pernah menjenguk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika sakit, 

sepertinya beliau sedang merasakan rasa sakit, kataku selanjutnya, "Sepertinya anda sedang 

merasakan rasa sakit yang amat berat, oleh karena itulah anda mendapatkan pahala dua kali 

lipat." Beliau menjawab: "Benar, tidaklah seorang muslim yang tertimpa musibah melainkan 

Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan 
dedaunannya." 


Bab: Manusia yang paling berat ujiannya adalah para Nabi 


A Ana ea 2‏ و sa No 2282 aa‏ د a Us‏ 2 ورا م > 575 AS‏ 
حَ دتتا عب دان عن ي حمر ة عن الآعَمَضعَنإِبرَاهِمّالتَيّميَ عَنَالْحَارِتْ JOKEEN Tana‏ 
P‏ 
A 4‏ 


KÉ a KAU Aa sela NE Aan 


- LA PG ANG > و‎ ANGGE يج م‎ 24 A 5 ر صر ر 2ر و‎ Ti 7 Gt 
كَدَلِكَمَامِنَ‎ IÉ JANG PIN SNI in Ne عك ر‎ ye AS إن أوعَك‎ JAN 
- - pa و و ب‎ 


A; 
PZA A 4 in - P - 0 ل‎ AN 2 # 
is AN LEMBANG PK aah oa 
رو٥ جر‎ EE f P شم يه يبهدادى‎ 


5216. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim 
At Taimi dari Al Harits bin Suwaid dari Abdullah dia berkata: saya pernah menjenguk 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau sedang menderita sakit, lalu aku berkata: 
"Wahai Rasulullah, sepertinya anda sedang merasakan sakit yang amat berat" beliau 
bersabda: "Benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua 
orang dari kalian." Kataku selanjutnya: "Sebab itu anda mendapatkan pahala dua kali lipat." 
Beliau menjawab: "Benar, seperti itulah, dan tidaklah seorang muslim yang tertimpa suatu 
musibah (penyakit) atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan- 
kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya." 


Bab: Wajibnya mengunjungi orang sakit 


< 


AEA 2 - 86 z APE A A 0 
LAS > رج بي > 5 2 > 2 8 م‎ ANA ACE 3 PMINT 2 


A Z 
MA at 75 و‎ PAPAN مر ر 3 ا‎ SI AA 
GI SS يصو‎ AM se NA AS ae رسو لال صل‎ 
5217. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abu Musa Al Asy'ari dia berkata, Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berilah makan terhadap orang yang kelaparan, 
jenguklah orang sakit dan bebaskanlah tawanan." 


AA? عم‎ 4 


KAA‏ عم IA NB SANA BEA ANA SIS‏ يمرن 
SE AJE TT‏ شولا ا 2 o‏ 
AN 74, << > NA‏ 21 000 & س AN‏ 2 


Ma NA NN 3 ر ر‎ Pa 
"se 


5218. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Asy'ats bin Sulaim dia berkata: saya 
mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Barra’ bin 'Azib radliallahu 'anhuma 
dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami tujuh perkara dan 
melarang kami dari tujuh perkara, beliau melarang kami dari memakai cincin emas, 
mengenakan sutera, dibaj, istabrag (kain sejenis sutera), gasiy dan misarah (yaitu kain yang 
terbuat dari campuran sutera), dan memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah, 
menjenguk orang sakit dan menebarkan salam." 


AN 


LA 


Bab: menjenguk orang pingsan 
UE a PES, Ir Ds لله ر نمه‎ Lu 


JE وَهْمَامَاشْيَانِفَوَ‎ S يوق سَلَّم يَعُو نيو بُو‎ ajah nga PAPAN 


KLS صَلَ‎ LAN Se E fet صو‎ SEE او‎ MEA LE Ti SI 


A as wi Pa Pd ر‎ DA A GAP. 237 G 
NAN BAK aZ 8 جب‎ IA EL ARTA عار‎ A Be ENR م أ‎ 
2 
- - 


5219. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Ibnu Al Munkadir dia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma 
berkata: Aku pernah menderita sakit, lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan Abu Bakar 
datang menjengukku dengan berjalan kaki, ketika beliau menemuiku ternyata aku sedang 
pingsan, maka beliau berwudlu' dan memercikkan sisa air wudlu'nya kepadaku, aku pun 
tersadar, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sudah berada di depanku, lalu aku 
berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya aku mengurus harta bendaku, bagaimana 
caranya aku memutuskan terhadap harta bendaku?" beliau tetap tidak menjawab sampai 
turun ayat tentang harta warisan." 


Bab: Keutamaan penderita ayan (epilepsi) 


AYI Goat Abs 2535 قال‎ Kla عن غم‎ Bai 
ر رر‎ A Pei LE E انو و‎ AA 
a. Aa : ARAH NAIAS EAN INI 
KG وَلَكِ الْجَنَّهُوَإنَشْدَتِدَعَوَتٌ الَهَأَنَ‎ ASENA ءا‎ GESANG) 


- 
Pa er 


SESA Ba لو‎ SNG ARANG 


cai 


KN jan JÊNG sak PA TANG Aa Ang ان جر يج أخَبِرَنٍ عَطَاء أنه‎ 


5220. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Imran bin Abu Bakar dia berkata, telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dia 
berkata; Ibnu Abbas pernah berkata kepadaku, "Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang 
wanita dari penduduk surga?" jawabku, "Tentu." Dia berkata; "Wanita berkulit hitam ini, dia 
pernah menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam sambil berkata: "Sesungguhnya aku 
menderita epilepsi dan auratku sering tersingkap (ketika sedang kambuh), maka berdoalah 
kepada Allah untukku." Beliau bersabda: "Jika kamu berkenan, bersabarlah maka bagimu 
surga, dan jika kamu berkenan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar Allah 
menyembuhkanmu." la berkata: "Baiklah aku akan bersabar." Wanita itu berkata lagi: 
"Namun berdoalah kepada Allah agar (auratku) tidak tersingkap." Maka beliau mendoakan 
untuknya." Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
Makhlad dari Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku 'Atha' bahwa dia pernah melihat 
Ummu Zufar adalah wanita tersebut, ia adalah wanita berpawakan tinggi, berkulit hitam 
sedang berada di tirai Ka'bah." 


Bab: Keutamaan orang buta 


TA AA و‎ 


2 e f a? و‎ E BA tia » PA IIA م‎ AUEREA 
3 


Éro ME LAN HEM sire: KE صل‎ AN EA NGGEN مالك رضي‎ 


PA 
A Pd 


- 7 2 7 رعو‎ - 22 2 AH 222^ LA 241l 25 
JNE $$ واد‎ 21010111101010 


Fa 
5221. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ibnu Al Hadi dari 'Amru bekas budak Al 
Mutthalib, dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dia berkata, saya mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: "Apabila Aku menguji hamba-Ku 
dengan penyakit pada kedua matanya, kemudian ia mampu bersabar, maka Aku akan 
menggantinya dengan surga." maksud (habibataihi) adalah kedua matanya. Hadits ini juga 
diperkuat oleh riwayat Asy'ats bin Jabir dan Abu Dzilal bin Hilal dari Anas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Wanita menjenguk laki-laki 


WA‏ 8 ر و Aqa Ar 5 A‏ واي رده ري 
aane E gi bm SN SAR SAS‏ عن TAKE‏ رشو ANISA‏ 


AS يت‎ MEBEL BEN ضِيَ‎ 239 Seni 


An apaan يفول کلام‎ Pasang Aa AE EKSA LN 


6 6 
7 A 1 


TE PAIAR VA ETELE 
? LA 4 ig 2 
ف‎ KE IG Jah saa IS SAS II pisan يَوَمَامِيَاءَمِجَنْةُوَ‎ dasa d5 


2 NA ند‎ SME AN ES AE a ai: SN RI Ad 
Kau z Ge Gas اران‎ aa, 


5222. Telah menceritakan kepada kami Outaibah dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 
ayahnya dari Aisyah dia berkata: "Ketika Rasulullah shallaallahu'alaihi wa sallam sampai di 
Madinah, Abu Bakar dan Bilal menderita sakit. Lalu Aisyah menjenguk mereka berdua. Aku 
bertanya: "Wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Dan engkau Bilal, bagaimana 
keadaanmu?" Aisyah melanjutkan: Dan setiap kali Abu Bakar menderita sakit panas, maka 
dia akan berkata: "Setiap orang bertanggung jawab terhadap keluarganya dan kematian itu 
lebih dekat dari pada tali sandalnya." Sedangkan jika Bilal menderita sakit demam, dia akan 
berkata: "Alangkah baiknya syairku, apakah aku harus bermalam di suatu lembah sementara 
di sampingku terdapat orang-orang yang membanggakan lagi mulia. Apakah suatu hari 
mereka akan menginginkan airnya yang melimpah. Apakah sudah tampak olehku gunung 
Syamah dan Thafil?" Aisyah berkata: Kemudian aku mendatangi Rasulullah shallaallahu'alaihi 
wa sallam dan mengabarkan keadaan mereka kepada beliau. Lalu beliau berdo'a: 
ALLAHUMMA HABBIB ILAINAA ALMADINAH KAHUBBINA MAKKATA AW ASYADDA 
ALLAHUMMA WA SHAHHIHHA WA BAARIK LANAA FI MUDDIHA WA SHAA'IHAA WANOUL 
HUMMAHA FAJ'ALHA BIL JUHFAH (Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Madinah 
seperti kecintaan kami kepada Mekkah atau lebih. Ya Allah, perbaikilah ia, Berkahilah kami 
pada takaran mudnya dan sha'nya dan pindahkanlah wabah penyakitnya ke Juhfah." 


Bab: Menjenguk anak kecil 


NI AAA ممعت أَبَاعْثَمَانَء‎ I; ES ANE Ka KA Tai z حَدَتْتَاحَجََاعٌ‎ 
ARE صل‎ De ADE Ass 3 اشا‎ Je A KAA 
PA A 


BE ANA sas MAN Jas GN KUNA AN ANK 
Paparan Wa KAN Lane Aan G 
ANE MANIA Wigan AS التي صل ال‎ aa Sa 

Y عِبَادِهوَ‎ ipa an KE GA سعد ماهدا تار ولال اله هذه ر‎ ShB ase 
AK Abe B3 


5223. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Ashim dia berkata: saya mendengar Abu 
Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, seorang puteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengirim seorang utusan kepada Nabi yang ketika itu Usamah, Sa'd dan Ubbay, 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, (seingatku) utusan itu menyampaikan pesan yang 


isinya: "Anakku telah menjelang wafat, maka tolong engkau (nabi) datang! Namun Nabi (tak 
sempat datang) dan hanya mengutusnya seraya menyampaikan pesan: "Tolong sampaikan 
salam kepadanya dan katakanlah: "Milik Allah lah segala yang diambil-Nya dan segala yang 
diberikan-Nya, dan segala sesuatu mempunyai batasan waktu tertentu disisi-Nya, maka 
hendaklah dia hanya mengharap ganjaran dan bersabar." (Merasa tidak puas), puteri nabi 
mengirim utusan untuk kedua kalinya sambil menyumpahinya (agar bisa membujuk nabi). 
Spontan nabi beranjak, dan kami pun berdiri. (ketika sampai), cucu nabi diletakkan di 
pangkuan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang nafasnya sudah tersengal-sengal karena 
tinggal sisa-sisa nyawanya. Kedua mata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun berlinang, 
sehingga Sa'd bertanya: "Kenapa anda menangis ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ini 
adalah pertanda kasih sayang yang Allah letakkan di hati hamba sesuai yang di kehendaki- 
Nya, dan Allah tidak akan meletakkan rasa kasih sayang pada para hamba-Nya kecuali 
terhadap orang-orang yang mempunyai rasa kasih sayang." 


Bab: Menjenguk orang dusun 


ANA Pan 2 RA Pap‏ 2 7 ع 
ga ANA USS ate Jan Sa‏ مختارحد ME GEA Ket AN asas‏ رضي اله 


z 


N 


Bala sala علد‎ LAN 4463 ييو‎ AN bê sisie الله‎ Jo Gi NGGAE 


14 


E‏ باس AGA‏ انق قلت هو pin‏ می كفو ر أو 
kj saih ka pak éh NGABA NE Ian PAS GIE,‏ 


5224. Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Muhtar telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjenguk seorang 
Arab badui, Ibnu Abbas melanjutkan, "Setiap kali beliau menjenguk orang sakit, maka beliau 
akan mengatakan kepadanya: "Tidak apa-apa, Insya Allah baik-baik saja." Ibnu Abbas 
berkata, lalu aku bertanya: "Baik?!, tidak mungkin, sebab penyakit yang di deritanya adalah 
demam yang sangat kritis, yang apabila diderita oleh orang tua akan menyebabkannya 
meninggal dunia." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, memang 
benar." 


Bab: Menjenguk orang musyrik 


BESUTAN ge sos pe GE NS BELA A 4 دشا‎ 


A 04 Cd‏ عر م 


ah He PAHA Para ANAA‏ صل ال ليو وَل ُو NG‏ أَسَلِم AG‏ وَقَالَ 
LAN GA asi‏ عن ar‏ حر NE AP PA‏ صل لكيه وسم 


5225. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu bahwa seorang budak milik orang 
Yahudi pernah menjadi pelayannya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dia jatuh sakit, 
maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi menjenguknya sambil bersabda: "Masuk 


Islamlah kamu." Lalu dia masuk Islam." Sa'id bin Musayyib berkata: dari Ayahnya "Ketika Abu 
Thalib hendak meninggal, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang menjenguknya." 


Bab: Jika menjenguk orang sakit kemudian datang waktu shalat, maka si sakit 
shalat bersama mereka secara jamaah 


Mui أَبيِعَنْعَايِسَدَرَضِي اله‎ AIA MARA حَد حَدَتْنَايَحَْى‎ BEAN Sa افد‎ 
Uks: جَالِسَافَجَمَلُو ا‎ kg badai AS ناس يعو‎ MERAH Pars DIA 


2 Ge <17 


Jeda si NG) BEI Sea AA GHNE ع5‎ AS َم السو‎ AWAK 


KEN Jo NGNE peka Nb عبد انال‎ A AIA La 
Asa NAFS Se وَسَلَّم آخِرَمَاصَلَ‎ 


5226. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Hisyam dia berkata: telah mengabarkan 
kepadaku Ayahku dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
pernah dijenguk oleh beberapa orang ketika beliau sakit, kemudian beliau mengerjakan 
shalat sambil duduk, maka orang-orang pun ikut mengerjakan shalat sambil berdiri, lalu 
beliau memberi isyarat supaya mereka juga duduk, seusai shalat beliau bersabda: 
"Sesungguhnya dijadikannya Imam itu untuk diikuti, apabila dia ruku' maka kalian juga harus 
ruku', apabila dia mengangkat kepala maka kalian juga harus mengangkat kepala, apabila dia 
shalat sambil duduk maka kalian harus shalat sambil duduk." Abu Abdullah berkata: Al 
Humaidi berkata: hadits ini hukumnya mansukh (terhapus), karena Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di akhir hayatnya selalu mengerjakan shalat sambil duduk, sementara orang-orang 
yang di belakang beliau shalat sambil berdiri." 


Bab: Meletakkan tangan pada orang yang sakit 


AA A apa PARA AJA‏ تکیت بمكشكوا 


A 8 و‎ s > س‎ na س عم‎ 0 TLT ZAH 
KAN ING) مالا و‎ SG GAK sti aglas 3) MENER 
Za RA 


ع و 


LINGGA NDA gana صي‎ BSIK EÉN ai SEA 


a a$ 2 {28322272 PAN OKAN 
JAN - asg كتير نم 3 ضع يده‎ LN NN En UI: AA, es 


A 


r 


Aa AAL > A 9 AG A Za MA 2 م‎ 
Ag ta KAS s1545 p paiesi سعدا‎ SM RU GE وَجُهي وَبَطْنِي‎ 
ALE AS 


5227. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim telah mengabarkan kepada 
kami Al Ju'aid dari Aisyah binti Sa'd bahwa Ayahnya berkata: Aku pernah menderita rasa 
sakit yang amat berat ketika di Makkah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang 
menjengukku, lalu aku berkata kepada beliau: "Wahai Nabi Allah, aku akan meninggalkan 


banyak harta benda, namun aku tidak memiliki seorang pun (ahli warits) selain seorang 
puteri, oleh karena itu aku wasiatkan dua pertiga dari harta bendaku dan aku tinggalkan 
sepertiganya" beliau bersabda: "Jangan." Kataku; "Kalau begitu, aku wasiatkan setengahnya 
dan aku sisakan setengah." Beliau menjawab: "Jangan." Kataku selanjutnya: "Kalau begitu 
aku wasiatkan sepertiga dan aku sisakan yang dua pertiganya." Beliau bersabda: "Sepertiga, 
sepertiga pun masih banyak, " lalu beliau meletakkan tangan beliau di atas keningnya 
kemudian beliau mengusap wajah dan perutku sambil berdo'a: "ALLAHUMMASYEFII SA'D WA 
ATMIM LAHU HIJRATAHU (Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Sa'd dan sempurnakanlah 
hijrahnya)." Maka aku masih merasakan rasa sejuk di hatiku hingga saat ini." 


G, KMI 3 ا‎ 28 Pa 5 وام‎ 2 PA Pan Pee MPA AN 
MA PN 8 00 21-44 Waa ر‎ Te وم‎ 2 
هو يُوعَكْوَعَكاسَدِيدَافَمَسِسَتَهُبِيَدِي‎ Sa AAA pe حلت على رَس ول الله‎ Ka 
ب ر‎ Mt ر‎ 21-34 Ng Ss KA ار و حم‎ AKAN KNA 2 ار‎ 4 AK 
MEI 33 2 قَقَلْثٌ يار سول الله نك لتو عك و عکاشدیدافقال ر سول اله ص اله‎ 
ر‎ - - ZA 


Z - - 
g ATA رعو‎ 
2 .. 


tt ھاب ر ا بور‎ MNS 2,2 AK D 2 DA -é 

AJA EA ين قَقَالَرَسُولَاللَوَصَل‎ PANEN a KS 

US EA ii مَامِنَمْسَلِمِ‎ ka GAN EA قال رَس ول ال صل‎ 
A 

Wd A g 4 w - 

81985 الث‎ | Ax 


5228. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari Al Harits bin Suwaid dia berkata; Abdullah bin Mas'ud 
berkata; Aku pernah menjenguk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ketika itu beliau 
sedang menderita rasa sakit yang sangat berat, lalu aku memegang beliau sambil berkata; 
"Wahai Rasulullah, sepertinya anda sedang menderita sakit yang sangat berat, " beliau 
menjawab: "Benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti rasa sakit yang menimpa dua 
orang dari kalian." Kataku selanjutnya; "Sebab itu anda mendapatkan pahala dua kali lipat." 
Beliau menjawab: "Benar, " kemudian beliau bersabda lagi: "Tidaklah seorang muslim yang 
menderita sakit atau yang lain, melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan- 
kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya." 


Bab: Ucapan yang diucapkan untuk orang yang sakit dan jawabannya 


2 \< ر Aa‏ کے ووم Ns 2 >% 2 7 224a 2a‏ 2 ور و 7 و مهو 0 
P‏ 


A 
04 


Z Z Z 
يُوعَكوعكاشَديدًا‎ gn Yg YG AIA LAN oE NE NGAEN رضي‎ 
1 4 ص رص 1 ا‎ 7 
g 0 و2‎ LA KENEH رعو‎ 
LSN) وَمَامِنَ مُسَلِمِ يُصِيبَهأذى‎ JANG ga NA rt 
4 4 


A 


AEA NANG aA MANG 
4 AJO GEO OLI ANE 
ر انز‎ NA NAK HI 
رق الشجَر‎ SAS عَنَهَخَطَايَاهُ‎ 
A 


5229. Telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari Al Harits bin Suwaid dari Abdullah radliallahu 'anhu 
dia berkata; aku menjenguk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau sakit, lalu aku 
memegang beliau sementara beliau sedang menahan sakit yang amat berat, maka kataku; 


"Sepertinya anda sedang merasakan sakit yang amat berat, karena itu anda mendapatkan 
pahala dua kali lipat." Beliau bersabda: "Benar, dan tidaklah seorang muslim yang tertimpa 
musibah (sakit) melainkan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya sebagaimana 
pohon menggugurkan dedaunannya." 


TEA مَدّعَنَابْنِعَيَّاسِرَضِي‎ Kep AE ME PENAK PA دكا‎ 


Pd 2 


AI ْضَاء لقال‎ 3 sab ANI Jaga adas se ás 


P 


A P + ول‎ 4 23 Ia جل‎ AR Tan A 
Isl paèkan gag WIL HP bR PS تفورعَلی شيخ کبیر‎ 


5230. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Khalid bin 
Abdullah dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjenguk seorang laki-laki yang sedang sakit, beliau lalu 
bersabda: "Tidak apa-apa, Insya Allah baik-baik saja." Ibnu Abbas berkata, "Baik?!, tidak 
mungkin, sebab penyakit yang di deritanya adalah demam yang sangat kritis, yang apabila 
diderita oleh orang tua akan menyebabkannya meninggal dunia." Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu, memang benar." 


Bab: Menjenguk orang sakit dengan berkendaraan dan berjalan 


z‏ و 


EL 14 


SAN 8 KANG GE ابن شاب‎ ENS S حَدَكْنِي يَحْيَى‎ 
BARA SAN SS ES SS oÉ Í adés ر‎ Agate PAUS و‎ DIA 


Aa sabii iát a Sanur a 
AA NA NYA A PN EKA ا‎ ANG ab VE لمعل‎ AAA 


- 
2% A 4 


AENG ابه‎ PEN UAN FAME ASN SAT اله رو‎ 


تفر 


pe Z 


KA NGG JAN Gi EN IE SS ا‎ 
Bs 5 d) pan مجلس تاو ار‎ a BELA SI aga NA Abg 
aa sn sda PANTEA قَمَنّجَاءَكَ فَاقَصْ ص‎ 
ليل وَل‎ EMAS S3 AS EA ASA KE 


Kara NIA jana IE ISS, AB ala SAS حم یس کو اور‎ 
< A 
AU A و وار‎ ANG 58 ا‎ 


$ na en AIA Ng AL از‎ TEN ALANG PA تَسْمَمْمَاقَالَآَبُو‎ 
Iksi aa MA PL Sad Baja a LAN 


Pa - LA MAK AI AA 


A 


5231. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bahwa Usamah bin Zaid mengabarkan 
kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengendarai keledai milik beliau, 
diatasnya ada pelana bersulam beludru Fadaki, sementara Usamah bin Zaid membonceng di 
belakang beliau ketika hendak menjenguk Sa'ad bin 'Ubadah sebelum peristiwa Badar, lalu 
beliau berjalan dan sempat melintasi suatu majlis yang di majlis tersebut terdapat Abdullah 
bin Ubay bin Salul, kejadian itu sebelum Abdullah masuk Islam, dan dalam majlis tersebut 
terdapat pula beberapa orang kaum Muslimin yang bercampur baur dengan orang-orang 
musyrik, para penyembah patung, dan orang-orang Yahudi, terdapat pula Abdullah bin 
Rawahah, saat majlis itu dipenuhi kepulan debu keledai, 'Abdullah bin Ubai menutupi 
hidungnya dengan selendang sambil berkata: "Jangan mengepuli kami dengan debu, " 
kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengucapkan salam pada mereka lalu berhenti 
dan turun, setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengajak mereka menuju Allah lalu 
beliau membacakan al-Our'an kepada mereka. 'Abdullah bin Ubay berkata kepada beliau: 
"Wahai saudara! Sesungguhnya apa yang kamu katakan tidak ada kebaikannya sedikit pun, 
bila apa yang kau katakan itu benar, maka janganlah kamu mengganggu kami di majlis ini, 
silahkan kembali ke kendaraan anda, lalu siapa saja dari kami mendatangi anda, silahkan 
anda bercerita padanya." 'Abdullah bin Rawahah berkata: "Wahai Rasulullah, bergabunglah 
dengan kami di majlis ini karena kami menyukai hal itu." Kaum muslimin, orang-orang 
musyrik dan orang-orang Yahudi pun saling mencaci hingga mereka hendak saling 
menyerang, Nabi shallallahu "alaihi wasallam terus menenangkan mereka hingga mereka 
semuanya diam, kemudian beliau naik kendaraan hingga masuk ke kediaman Sa'd bin 
'Ubadah lalu beliau bersabda: "Hai Sa'd! Apa kau tidak mendengar ucapan Abu Hubab?" 
maksud beliau tentang ucapan 'Abdullah bin Ubay. Sa'ad berkata: "Maafkan dia wahai 
Rasulullah dan berlapang dadalah kepadanya, demi Allah, Allah telah memberi anda apa 
yang telah diberikan pada anda. Penduduk telaga ini (penduduk Madinah -red) bersepakat 
untuk memilihnya dan mengangkatnya, namun karena kebenaran yang diberikan kepada 
anda itu muncul, sehingga menghalangi ia menjabat sebagai pemimpin, maka seperti itulah 
perbuatannya sebagaimana yang anda lihat." 


ME JANGANAN BA E AASS NAS بن عباس‎ AE SAS 
5 انلو و‎ 274 2 At 22 و إو‎ AT | AL NGALANI - 
PR ليس بر رب بعل و د‎ Angan AA g$ Ge) 


5232. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Abbas telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad yaitu Ibnu Al 
Munkadir dari Jabir radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
datang menjengukku tanpa mengendarai bighal (peranakan kuda dengan keledai) dan tidak 
pula birdzaun (keledai yang asal-usul keturunannya bukan dari Arab)." 


Bab: Sesungguhnya aku sakit", 


a 


£ 49 0 راي و3 7 222 .2 و‎ 9 z 7 2 < P BATA 5 
SS enda LT SS 


ر 


Ds PNJ AAN 235 yi Tap la ; AN ~ P 


Aa‏ 4 ور 


5233. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibnu Abu Najih dan Ayyub dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'b bin 
'Ujrah radliallahu "anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewatiku 
sementara aku sedang menyalakan api di bawah periuk, lalu beliau bertanya: "Apakah 
kepalamu terganggu (dengan kutu)?" Aku menjawab: "Ya." Lalu beliau memanggil tukang 
cukur dan mencukurnya, kemudian beliau memerintahkanku membayar fidyah." 


nh SDI ANTENA KIM tata aneka‏ سیت الاسم 


HA 
ef اا‎ 4 


PENANG داكو‎ Ala pa AIA Jalal بنَمْحَمَدِكَالَكَالَتعَايسَدُوَ‎ 
Ja EME َو‎ s, ES الله‎ YKI Peranan 23 sat 


TELAH JA JAH Ci gala Ya Ye LAN JUS مض ارو اجك‎ gaga 


پبعوں 


Pe ab A NAGA gasal Sadki 
PAKATAN الا‎ 


5234. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya Abu Zakariya' telah mengabarkan 
kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dia berkata: saya mendengar Al Oasim 
bin Muhammad berkata: Aisyah berkata: "Aduh kepalaku pusing." maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalaulah kematianmu terjadi dan aku masih hidup, 
tentu aku memintakan ampun untukmu dan mendoakan kebaikan bagimu. Kata 'Aisyah 
"Duhh,, sungguh aku beranggapan bahwa engkau mencintai kematianku! Dan kalaulah 
kematian itu terjadi pada dirimu, niscaya engkau harus menjadi pengantin di akhir-akhir 
harimu (maksudnya 'Aisyah sangat mengimpikan agar akhir-akhir hayat nabi, beliau berada 
di rumahnya, bukan di rumah isteri nabi yang lain). Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengatakan: "Bahkan aku merasa sakit kepala, sungguh aku berkeinginan atau ingin 
mengutus seorang utusan kepada Abu Bakar dan anaknya, dan aku sampaikan washiyat: 
"Biarlah orang berkomentar apa saja, atau biarlah orang bercita-cita apa saja, yang jelas 
kemudian aku katakan: 'Allah enggan dan orang-orang mukmin menolak atau dengan 
redaksi lain Allah menolak dan orang-orang mukmin enggan." 


ea حَدَتْتَاسْلَيَمَارْعَنَإِبْرَ‎ lan AE AS حَدَتْنَامُوسَى‎ 
A 


A, PAS إن عه عو و‎ 7 LAI 7 م‎ A A, وروا 2 واه‎ 
عَلَيَهِوَسَلموَهُوَيُوعَكقَمَسِسَتُهُ‎ EN JELITA MAN 
- API AG 


(SIB Maa an E NAN RT 5 عك‎ de É بيد‎ 


“ 


4 


E PENNS ا‎ LA NYA KANANE NALA 2 مَامِنَمْسَلِمِ‎ 


5235. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz 
bin Muslim telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Ibrahim Attaimi dari Al Harits bin 
Suwaid dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu mengatakan; "Aku menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika beliau sedang menderita demam yang sangat berat, lantas kupegang 
dengan tanganku. Aku berujar, 'Sepertinya engkau terkena sakit dan demam yang 


sedemikian serius'. Beliau menjawab: "Benar, rasa sakit yang menimpaku ini sama seperti 
rasa sakit yang menimpa dua orang dari kalian." Aku berujar, "Oh, kalau begitu anda 
mendapatkan pahala dua kali lipat?! Jawab beliau: 'Engkau benar, tidaklah seorang muslim 
terkena gangguan, baik itu sakit atau lainnya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan- 
kesalahannya karena sakitnya sebagaimana pohon mengugurkan daunnya." 


PAD PN AAA الاوز اذ ارو‎ PA 
AE RENEE TS Ngy سَعَدِعَنَأَبِيِقَالَجَاءَنًا ول صل لعي‎ 


NIK ASN ga ASA JEN یی‎ A JU s Biss Blu plis 


AA 


Ae ASAP, HA NAS 5 كني ا‎ LAN JELANG 


afago kku ge áls باو‎ ga GaS 


5236. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah telah mengabarkan kepada kami Az Zuhri dari 
'Amir bin Sa'd dari Ayahnya dia berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah 
datang menjengukku ketika aku sedang menderita sakit keras yaitu ketika Haji Wada', maka 
aku berkata: "Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah, seperti yang telah anda lihat 
saat ini, sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, sementara saya hanya 
memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka 
bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya?" beliau bersabda: "Jangan." 
Saya bertanya lagi: "Kalau begitu, bagaimana jika separuhnya?" beliau menjawab: "Jangan, " 
Tanyaku lagi: "Kalau begitu bagaimana kalau sepertiganya? Beliau menjawab: Sepertiga pun 
sudah banyak, sebenarnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu 
lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan 
meminta-minta kepada orang lain. Tidakkah Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan 
untuk mencari ridla Allah, melainkan kamu akan mendapatkan pahala lantaran dari nafkah 
pemberianmu itu, hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu." 


Bab: Perkataan si sakit "Tinggalkanlah aku", 


34 وه AA‏ م 2 ددم ILAA?‏ 


SES KAN AA SAS Peka ABS ٳټر اهي ينمو مى‎ SAS 

gd ING AN ME EME SAS EG ANE PARA 
يروم‎ ANA $ TE AA 
SMA TN APA PL a 

SNI دعم ا امهم من يول قر‎ AKVS s TAS es 


E BISU saga ATA LAJU َل‎ sienai g 


Ma اللا عَلَيَهِوَسَلَّم قُوسُواكَالَ‎ SAN صل اله : عَلَيَهِوَسَلَّمَكَالَرَسُو ل‎ a NA ES VA 


Sen peka EN سول اله صل‎ SIR NIS ENI يفو‎ PELAN 


A A 
2 TL? . 1 و‎ “Ng 04 A < Ta 2 


5237. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dan dari jalur lain telah menceritakan kepadaku Abdullah bin 
Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdurrazag telah menceritakan kepada kami 
Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia 
berkata: "Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendekati ajalnya, sedangkan di 
rumah beliau telah hadir beberapa orang, diantaranya adalah Umar bin Khattab, maka Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kemarilah, saya akan menulis suatu catatan yang 
kalian tidak akan tersesat sepeninggalku." Lalu Umar berkata; "Tampaknya sakit beliau 
bertambah parah, bukankah di sisi kalian terdapat Al Our'an? Cukuplah bagi kita Kitabullah." 
Orang-orang yang berada di sekitar beliau ketika itu berbeda pendapat, lalu mereka saling 
berbantah-bantahan. Ada yang mengatakan: "Mendekatlah kepada beliau, supaya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dapat menuliskan suatu wasiat buat kalian, agar kalian 
tidak tersesat sepeninggalnya." Dan yang lain berpendapat seperti perkataan Umar, 
sehingga mereka menjadi ribut di sekitar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Lalu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berdirilah kalian semua (maksudnya pergi 
dari sisi beliau)." Ubaidullah mengatakan: Ibnu Abbas berkata: "Kerugian besar (bagi kaum 
Muslimin), mereka gagal menuliskan pesan terakhir Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
karena mereka saling berbantah-bantahan di sekitar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Pergi dengan membawa anak yang sedang sakit 


JASA يقو‎ MEN سمت‎ EN IBI اب‎ YAN = AS KA Pal SN | ANG 
ره مهو بن عيل عن جعيل ل “معت يِب يَقول ذهبَّتٌ بي‎ ET 


ر 4 4 وم + 4 عم لد و A”‏ 7 2 
AE‏ لى ر سول الله صل SALA gan GEMA AE‏ و BERAS‏ 


LLE 2A arr?‏ و A 22 A‏ 6622م KA Kh‏ 2 232 درس 1 و 
0 ره KAN‏ 7 م 12 ,0 2 ون PAN‏ و“ لى UK Lo GI A‏ كر وا . س 
AL‏ 4 نو padho‏ بت من وَصويهو paris 3 NAS lo Aa AS‏ 
r 2‏ 
ikl‏ 


A 


5238. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepada 
kami Hatim yaitu Ibnu Isma'il dari Al Ju'aid dia berkata; aku mendengar As Sa`ib berkata; aku 
bersama bibiku pernah datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu dia 
berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini sedang menderita sakit." Lalu 
beliau memegang kepalaku dan mendo'akan keberkahan kepadaku, kemudian beliau 
berwudlu dan aku pun minum dari sisa air wudlu' tersebut, setelah itu aku berdiri di 
belakang beliau hingga aku sempat melihat setempel kenabiannya berada di antara kedua 
pundak beliau seperti biji kancing." 


Bab: Orang sakit mengharap kematian 


KIE Jo LANGEN ادبن مالك ر ضی‎ JANE AAN 


JELEK أَصَابَهُكَإنَ‎ SS يكم مدنا ح د كالمو‎ Pat 


7 ر‎ AI 


JESÚ ISSI Ik 533 en 


5239. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dia 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian 
mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya, kalau memang hal itu harus, 
hendaknya ia mengatakan: Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan 
matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku." 


A LL AK - 0 2 29 ور ر وو 1- 0 < د‎ ki ر کر کر‎ 
BSA ES di, A etil حَدَتنَا آدَمُحَدَتْتَاشْعْبَةَعَنّ‎ 
SNG Ge) KANAL IG aa pian An ANIS Ta 183 


Z A 


Z zisti y له‎ ZAH PN E عكر‎ A 
Sini FASA ses NG hi GE ANN HD ANY Kp aa 
>e 0 2 م . سے‎ | P 

EAEI IARE peig s LAN UI 
2 

NAN 


5240. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Isma'il bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dia berkata; Aku pernah menjenguk Khubbab, 
sementara dirinya berobat dengan kay (terapi dengan menempelkan besi panas pada bagian 
tubuh yang sakit) sebanyak tujuh kali, lalu dia berkata: "Sesungguhnya para sahabat kami 
yang telah mendahului kami, mereka telah pergi sementara mereka tidak mendapatkan 
bagian sedikitpun dari kehidupan dunia melainkan hanya sepetak tanah, sekiranya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang kami untuk mengharapkan kematian, niscaya 
kami akan mengharapkan kematian." Di kesempatan lain kami menemuinya lagi sementara 
dirinya sedang membangun rumahnya, lalu dia berkata: "Seseorang akan diberi balasan 
dalam semua yang ia belanjakan selain yang ia belanjakan untuk sebidang tanah ini." 


EERIE KE ae ANG b خر اف غ‎ De Pp NG 
ES Juta MAA يُدَخِلَ‎ d) asal yaa KIE Je NG ESAI A 


IL Cia ردم‎ 8 A EE 2 2 1 3G ور‎ PA D ANG DNA P 
data maa L JAN ganas SINI BIN VII رسو‎ 


AN 


gas BE al حيراو‎ AAA AS A 


5241. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu 'Ubaid bekas budak 


Abdurrahman bin Auf bahwa Abu Hurairah berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalannya." 
Para sahabat bertanya: "Begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah?" beliau bersabda: 
"tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya padaku, 
oleh karena itu berlaku luruslah dan bertagarublah dan janganlah salah seorang dari kalian 
mengharapkan kematian, jika dia orang baik semoga saja bisa menambah amal kebaikannya, 
dan jika dia orang yang buruk (akhlaknya) semoga bisa menjadikannya dia bertaubat." 


Ea DAN KN JA NE FA أسَامَةعَ ن همام ع‎ Pi Ka PUN Len ra 


7 ri 


Ai S ن‎ 


JAAN م مس كندل يول‎ ga gala gal zie TN nara at LA NGE عَايِسَدَرَضِيَ‎ 
sad edi وني‎ 


5242. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah dari Hsiyam dari 'Abbad bin Abdullah bin Az Zubair dia berkata; 
saya mendengar Aisyah radliallahu 'anha berkata; saya mendengar Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam ketika beliau sedang berada di pangkauanku, sabdanya: "Ya Allah, ampunalah aku, 
rahmatilah aku serta pertemukanlah daku dengan Ar Rafig." 


Bab: Doa orang yang menjenguk untuk si sakit 


2 


ea Aé عَوَ اتَدّعَنَمَنْصُورِ‎ S بتاعي‎ 5 Menata 
يضًاأ‎ Ads (atau: SERAI NA 


IM 


bian مرو بأ كيين وَإِبْرَ‎ ME K3 3 KENARI GUNA ABI 


NN X 


A 
13 


su SAT SI Eu 


3 
ا نا 


NE) page 32 AE قا‎ soa TIANG GAN عابر‎ yel NY aa bei 
Las Ae Aa ESA 


5243. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Manshur dari Ibrahim dari Masruq dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa 
apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjenguk orang sakit atau ada orang yang 
sakit datang kepada beliau, beliau berdo'a: "ADZHIBIL BA`SA RABBAN NAASI ISYFII WA ANTA 
SYAAFI LAA SYIFAA'A ILLA SYIFAA'UKA SYIFAA'A LAA YUGHAADIRU SAOAMA (Hilangkanlah 
penyakit wahai Rab sekalian manusia, sembuhkanlah wahai dzat Yang Maha 
Menyembuhkan, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan kesembuhan dari-Mu, 
yaitu kesembuhan yang tidak membawa rasa sakit)." 'Amru bin Abu Qais, Ibrahim bin 
Thahman mengatakan dari Manshur dari Ibrahim dan Abu Adl Dluha dengan redaksi 
"Apabila ada orang yang sakit datang kepada beliau." Sementara Jarir mengatakan dari 
Manshur dari Abu Adl Dluha saja, dia berkata: "Apabila beliau menjenguk orang sakit." 


Bab: Orang yang menjenguk mewudlukan si sakit 
عبد ال‎ MELATI SAN JANG EKA SIS IK SIS NE ASN SI 
PEP ANN EUR GAN TEA ضي‎ 


راي 2 و و 


ANT SLS Yi E P 


5244. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al Munkadir 
dia berkata; saya mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menjengukku ketika saya sakit, lalu beliau berwudlu' dan memercikkan air 
wudlu'nya kepadaku, atau bersabda: "percikkanlah (air) padanya." lantas saya pun tersadar, 
lalu saya berkata; "Wahai Rasulullah, saya tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya kalalah 
(ahli warits sendirian), bagaimana aku harus membagi harta peninggalanku? Setelah itu 
turunlah ayat tentang fara 'idl (harta peninggalan)." 


Bab: Berdoa untuk mengusir wabah (endemi, epidemi) dan demam 


r 


7 Lr A Sum A 5 P 2 P - 8 ر ا 7 رهم‎ 
ڪا‎ AAN tê aik ging مالك‎ S3 Jae WN SAS 
Ss ا‎ -2 KALA PON PALA FA عو‎ B NG akasa Galah AA asi 


34 000140 7 رعو‎ 24 A رر و‎ AA 5 
0 NASI Lx SE ENG abah IL تجدك و‎ 

PA 0 L - & NET AZ - 
Sedan OPETTI ETLAT Dp A ريو‎ NG a NA 


Po A 


KA a Jab PG KA NAH KA is ISI اوو حول ۇۇ‎ 2 
KA, kÍ A A وَسَلَّم‎ A EA BI WALANG 


NG 


2% 


N 


E 


A32 ÍL Apa BE JA JASA PALA راس وم‎ 5 


5245. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari 
Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia berkata; "Ketika 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sampai (di Madinah), Abu Bakar dan Bilal menderita 
sakit, lalu aku menjenguk mereka berdua. Aku bertanya; "Wahai ayahku, bagaimana 
keadaanmu? Dan engkau Bilal, bagaimana keadaanmu?" Aisyah melanjutkan: Dan setiap kali 
Abu Bakar menderita sakit panas, maka dia akan berkata, "Setiap orang bertanggung jawab 
terhadap keluarganya dan kematian itu lebih dekat dari pada tali sandalnya." Sedangkan jika 
Bilal sakit demamnya semakin tinggi, maka dia akan berkata: "Alangkah baiknya syairku, 
apakah aku harus bermalam di suatu lembah sementara di sampingku terdapat orang-orang 
yang membanggakan diri lagi mulia. Apakah suatu hari mereka akan menginginkan air yang 
melimpah. Apakah sudah tampak olehku gunung Syamah dan Thafil?" Abu Urwah berkata, 
Aisyah melanjutkan: Kemudian aku mendatangi Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam dan 
mengabarkan keadaan mereka kepada beliau. Lalu beliau berdo'a: ALLAHUMMA HABBIB 
ILAINAA ALMADINAH KAHUBBINA MAKKATA AW ASYADDA ALLAHUMMA WA SHAHHIHHA 


WA BAARIK LANAA FI SHAA'IHAA WA MUDDIHA WANOUL HUMMAHA FAJ'ALHA BIL JUHFAH 
(Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Madinah seperti kecintaan kami kepada Mekkah 
atau lebih. Ya Allah, perbaikilah ia, Berkahilah kami pada takaran sha' dan mudnya dan 
pindahkanlah wabah penyakitnya ke Juhfah." 


Kitab: Pengobatan 


Bab: Allah tidak menurunkan penyakit selain menurunkan obatnya 


2 2 


Pera AR GA AAN کر‎ 
YAI jun rana se Je BELA Ge Si ular Gula 
AKI BI 


A 


Ae AMBA E ا‎ 


5246. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Abu Ahmad Az Zubairi telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Sa'id bin Abu 
Husain dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Atha' bin Abu Rabah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah tidak akan 
menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga." 


Bab: Bolehkah laki-laki menerapi wanita dan wanita menerapi laki-laki ? 


A A حال ند کو اواك‎ RATA aa SANA سمي‎ jaja BAGA 
ra WA Pi 7ت مهم‎ 7 92700 Pas 
JAAN KANG skiss i ana sale jeije ssk E 


5247. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Bisyr bin Al Mufadlal dari Khalid bin Dzakwan dari Rubayyi' binti Mu'awwidz bin 'Afra` dia 
berkata; Kami pernah ikut perang bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami bertugas 
memberi minum kepada pasukan dan membantu menyiapkan keperluan mereka, serta ikut 
membawa orang-orang yang gugur dan yang terluka ke Madinah." 


Bab: Kesembuhan dalam tiga hal 


a AN‏ اام واو جا ع عد اال ا فش عو سید 


ون 3 A‏ واه ضام 0 اقا“ a SANG E,‏ ر “ya‏ ور ر 
حي Da‏ سدقي لب ا pe RA‏ 

G و‎ r Ea AD و ير لس‎ w 
AKA Naai E T ورو‎ AN A وان‎ 
SJ gelagat Za 1a 
5248. Telah menceritakan kepada kami Al Husain telah menceritakan kepada kami Ahmad 
bin Mani' telah menceritakan kepada kami Marwan bin Syuja' telah menceritakan kepada 
kami Salim Al Afthas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; 
"Terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu minum madu, bekam dan kay (menempelkan besi 


panas pada daerah yang terluka), sedangkan aku melarang ummatku berobat dengan kay." 
Hadits ini di rafa'kan (kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam). Dan di riwayatkan pula oleh 


Al Qumi dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam tentang 
minum madu dan berbekam." 


5732 2 ريدم BI‏ كلم 


A AS LAKU AEA ea Daksa gi‏ عن 
MANAH‏ عَنْسَعِيدٍبّنِ جُبير GEN UAN TEA sa AN AAA WEE‏ 


A - - 
NE AN NE ri 
5249. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah mengabarkan 
kepada kami Suraij bin Yunus Abu Al Harits telah menceritakan kepada kami Marwan bin 
Suja' dari Salim Al Afthas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Terapi pengobatan itu ada tiga cara, yaitu: berbekam, minum 
madu dan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang terluka), sedangkan aku 
melarang ummatku berobat dengan kay." 


Bab: Berobat dengan madu 


A Da 


ENGGEN gn AAA á aot l P 
JAGA akah ala sa LAN 


5250. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat menyukai manisan dan 
madu." 


KEB LAS A P Bok Aa ا‎ 


A 


Hn ani NG III sis ka eN سيٿ الي صل‎ NGGEN اهرضي‎ 
| r Z د4‎ 56 La 2 

WAN دة بتارو‎ NE gi أو‎ KA siya a يکو نق‎ 

G‏ ور 

La‏ كتوق 


5251. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman bin Al Ghasil dari 'Ashim bin Umar bin Qatadah dia berkata, saya mendengar 
Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: saya mendengar Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Sekiranya ada obat yang baik untuk kalian atau ada sesuatu yang baik 
untuk kalian jadikan obat, maka itu terdapat pada bekam atau minum madu atau sengatan 
api panas (terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka) dan saya tidak 
menyukai kay." 


ALAN AA AN AS NS Bai BR 


Pa A 


A AS ai JAE A NG aka ya a WI A3 


MANA NAS PANAS JELAS اهال‎ 5 sal JABATAN س‎ 
WEA á 7 Y - / 


5252. Telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Abu Al Mutawakkil dari 
Abu Sa'id bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sambil 
berkata, "Saudaraku sedang menderita sakit perut." Beliau bersabda: "Minumilah madu." 
Kemudian laki-laki itu datang kedua kalinya, lalu beliau tetap bersabda: "Minumilah madu." 
Kemudian laki-laki itu datang yang ketiga kalinya, beliau bersabda: "Minumilah madu." 
Kemudian dia datang lagi sambil berkata: "Aku telah melakukannya." Maka beliau bersabda: 
"Maha benar Allah, dan perut saudaramulah yang berdusta, berilah minum madu." Lalu ia 
pun meminuminya madu dan akhirnya sembuh. 


Bab: Berobat dengan susu unta 


APN PA Apa SA Ara‏ ا 


SAY Bata Bed LAGI PA AT OA GAK 3‏ 383 ولال اشرب بوا 
DIANA JB ASEAN‏ ا Jain na Ss saosake‏ 


TE 


A31‏ تر وار YAN DANANG Kera AJ MEN AAL a A ASA‏ قال سَلا م 
شا Aa adala sala Par andi AO KAG‏ 
abasa TN ISA‏ 5 $45 


5253. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Sallam bin Miskin telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas bahwa beberapa orang 
sedang menderita sakit, lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah, berilah kami tempat untuk 
menginap dan jamulah kami, ketika keadaan mereka mulai membaik, mereka berkata: 
"Sesungguhnya kota Madinah tidak cocok untuk kami, " lantas beliau menyuruh mereka 
supaya pergi ke padang tempat gembalaan unta-unta milik beliau, lalu beliau bersabda: 
"Setelah itu minumlah susunya." Ketika mereka semuanya sehat, ternyata mereka 
membunuh penggembala Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan merampok sejumlah unta 
beliau, maka beliau memerintahkan untuk mengejar mereka. Kemudian beliau memotong 
tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka serta mencongkel mata mereka, dan aku 
melihat salah seorang dari mereka menjulurkan lidahnya ke tanah sampai akhirnya mati 
terkapar." Sallam berkata, telah sampai kepadaku bahwa Al Hajjaj pernah berkata kepada 
Anas, "Ceritakanlah kepadaku tentang hukuman yang paling sadis yang pernah di lakukan 
oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu Anas menceritakan hadits di atas, ternyata hal itu 
sampai kepada Al Hasan, maka dia berkata: "Aku menyangka bahwa Anas belum pernah 
menyampaikan hadits ini." 


Bab: Berobat dengan kencing unta 


3G 


Ke wesi Pes AS سی ب نُإِتْمَاعِيلَ‎ ya SS 
LA Biota al بُو‎ ETE AA ENAA 


- 
WA 8 


PAEAS Se IN دانم فكلو‎ NEH AWAN بِرَاعِيهقَمَرِ‎ 


ا ع ا وَسَلمَ Sa <j‏ بعت في طم فجي ءَ م طعأ NG NGALANG A AN SAN‏ 
A‏ ام [الخدوة 


5254. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa sekelompok orang sedang 
menderita sakit ketika berada di Madinah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan mereka supaya menemui penggembala beliau dan meminum susu dan 
kencing unta, mereka lalu pergi menemui sang penggembala dan meminum air susu dan 
kencing unta tersebut sehingga badan-badan mereka kembali sehat, setelah badan mereka 
sehat mereka justru membunuh penggembala dan merampok unta-untanya, setelah kabar 
itu sampai ke nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau pun memerintahkan untuk mengejar 
mereka, kemudian mereka di bawa ke hadapan Nabi, lantas Nabi memotong tangan dan kaki 
mereka serta mencongkel mata mereka." Oatadah berkata: telah menceritakan kepadaku 
Muhammad bin Sirin bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum turunnya ayat tentang 
hudud (hukuman)." 


Bab: Habbah sauda" 


JENIS) raha HAWA AN SI AE Sik balé الله ر‎ ESA 


حر تاو مَعَمَاغَالِبُ V3‏ 2 > بَجَرَقمَر ضفي SEE Asa Kaa‏ 

Ags سحو اج قطزو‎ AANG قيضا أو‎ 33 a ذه‎ ala ANA 
: BEA LANG KNA SARA, PERSARAAN AETA اتِرَ يتف هدا‎ Ai, 

SJ seka DAN KJ pan paN Sanga 4 


5255. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami 'Ubaidullah telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Manshur dari Khalid bin 
Sa'd dia berkata: Kami pernah bepergian yang di antaranya terdapat Ghalib bin Abjar, di 
tengah jalan ia jatuh sakit, ketika sampai di Madinah ia masih menderita sakit, lalu Ibnu Abu 
'Atig menjenguknya dan berkata kepada kami: "Hendaknya kalian memberinya habbatus 
sauda' (jintan hitam), ambillah lima atau tujuh biji, lalu tumbuklah hingga halus, setelah itu 
teteskanlah di hidungnya di sertai dengan tetesan minyak sebelah sini dan sebelah sini, 
karena sesungguhnya Aisyah pernah menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya habbatus sauda' ini adalah obat dari 


segala macam penyakit kecuali saam." Aku bertanya: "Apakah saam itu?" beliau menjawab: 
"Kematian." 


bian GA AAN TE MA pe IE a NGE 7 داد بن ب‎ 


A 2 


Fiels PGI KAN sa LA eá per ND ig الْمَسَيِّبِ أنَأْبَاهِرَيَرَةٌ‎ 
2 a ان‎ 7 PA - AN MLM 7 wA 
TA AS BEN 45 IU SME JAN ISIS Iya 


5256. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dan 
Sa'id bin Musayyib bahwa Abu Hurairah telah mengabarkan kepada keduanya, bahwa dia 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dalam habbatus sauda' (jintan 
hitam) terdapat obat dari segala penyakit kecuali kematian." Ibnu Syihab berkata: "Maksud 
dari kematian adalah maut sedangkan habbatus sauda' adalah pohon syuniz." 


Bab: Talbinah untuk orang sakit 


A PA - 
Leo la (2 Z Pa E EA LA 2 4 gor رو‎ lf 2 BASA ےچ‎ 
ea Ja AG a MAN TT 
Ak Ka Ati Pep ام‎ | PARA م وم‎ 
تقول‎ EN على الكو‎ AN 9 يض‎ Abon 3 ABES GET رضي الله‎ kn ES 


PAN aka a Bagasi 


5257. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Yazid dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 
'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia memerintahkan untuk menkonsumsi 
talbinah (adonan yang terbuat dari gandum dan buah kurma) untuk orang yang sakit dan 
orang yang sedih karena musibah yang menimpanya, dia juga berkata; "Sesungguhnya saya 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya talbinah 
(adonan yang terbuat dari gandum dan buah kurma) itu dapat menyembuhkan hati yang 
sakit dan menghilangkan kesedihan." 


AZ A 


Lp NA EKA NG © وء‎ 5 2 27 0 2 MBA 
ص‎ BESI Wadi pê an lêri Baa yaa a ولمع وار‎ aan 


A 
ANG A „Å 22 24 Ab A 1s 


5258. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al Maghra' telah menceritakan 
kepada kami Ali bin Mushir telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari 
'Aisyah bahwa dia juga memeritahkan supaya menkonsumsi talbinah (adonan yang terbuat 
dari gandum dan buah kurma), katanya, "Talbinah adalah obat yang tidak di sukai namun 
sangat bermanfa'at." 


Bab: Obat yang dimasukkan lewat hidung (Assa'uth) 


Ai IK PELAN عباس رضي‎ gê sané ڪن ابن طاو‎ Kb اشد كاذه‎ A 
Beta pes ال‎ Li yen ka gang LAN Jo 


5259. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau pernah berbekam dan mengupah orang yang 
membekamnya sambil bergurah (memasukkan obat ke hidung untuk mengeluarkan kotoran 
yang ada dalam tenggorokan)." 


Bab: Assa'uth dengan gusthul hindi dan gusthul bahri 


4 


A 


yasa is KA AP UN AT SEM CI GKI EGA, GA ANG 


5210111101 يفول‎ ala yah DI ALS Sa IG 
عدو ال‎ MEN Je وت حَلَتْعَلَ‎ SEN Aa مط‎ 


Par: Pesta sada SH G 


5260. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadl telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah dia berkata: saya mendengar Az Zuhri dari 'Ubaidullah dari Ummu Oais 
binti Mihshan berkata, saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Gunakanlah dahan kayu India, karena didalamnya terdapat tujuh macam penyembuh, dan 
dapat menghilangkan penyakit (racun) di antaranya adalah radang penyakit paru.' Ibnu 
Sam'an berkata dalam haditsnya: "Karena sesungguhnya padanya terdapat obat dari tujuh 
macam jenis penyakit, di antaranya adalah radang penyakit paru (dada)." Lalu aku menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sambil membawa bayiku yang belum makan makanan, lalu 
bayiku mengencingi beliau, maka beliau meminta air dan memercikinya." 


Bab: Kapan waktu yang tepat untuk berbekam? 


2 4 


Kere NE RAA jasa yA Bas‏ مَدَعَنَابْنْعَبَّاسقَالَ احْتَجَمَ الذي 
PA ANA pi A‏ 4 و 
یاو aa TAM‏ 
Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul‏ .5261 


Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbekam ketika sedang berpuasa." 


Bab: Bekam ketika safar dan Ihram, pendapat Ibn Buhainah 
صلا‎ EN عن ابن عباس قال احَجم‎ aé عَم رو عن طاؤس و‎ Wa AA ANG 


NAFS A‏ ول رهد 


5262. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari 'Amru dari Thawus dan 'Atha` dari Ibnu Abbas dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berbekam ketika beliau sedang ihram." 


Bab: Bekam dari penyakit 


. 


Semai LA 3 Sai da BR 6 


SIS حَدَتْمَامْحَمَدَبَنْمُقَاتل أ‎ 
AA Sa و‎ ya TA 0 AI GE Ga KAN SA 2-3 56 
SL PARE للمعليّهقَ دَوَسَلمَ حَجَمَه‎ AS كول‎ Tenan 


< A, 


3 کر ا ا من‎ 23 A Dan 
VASIG Sela a 


روه مهم 


Weda Aa ES IE sa ga IA | ga IS, 


A Pa 2 a? و‎ A 
و ا راض يم م او 5 .م و‎ GA 2 وداه‎ 
JI AAS صِبَيَانَحكجْ بِالْمَمْرِمِ نَالْعُزْرَوَوَ‎ 


5263. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Humaid Ath Thawil dari Anas radliallahu 
'anhu bahwa dia di tanya mengenai upah tukang bekam, dia menjawab: "Abu Thaibah 
pernah membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau memberinya dua sha' 
makanan dan meyarankan supaya meringankan beban hamba sahayanya, setelah itu beliau 
bersabda: "Sebaik-baik sesuatu yang kalian gunakan untuk obat adalah bekam dan terapi 
kayu gaharu", beliau juga bersabda: "Dan janganlah kalian sakiti anak kalian dengan 
memasukkan jari ke dalam mulut." 


TANG 2 2‏ - ب 7و Pr”‏ و 
حَدَتْتَاسَعِيدْبّنُ GEN BSI AS AN Sa NGA‏ 7 
Z z‏ .. 
zart‏ وور و y PANA‏ 


berii SE SN IG Man esai ل اال‎ 
ERTAN PAM TEA ست رول اھ‎ 


5264. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Talid dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Amru dan yang lainnya, 
bahwa Bukair telah menceritakan kepadanya bahwa 'Ashim bin Umar bin Oatadah 
menceritakan kepadanya bahwa Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma pernah menjenguk 
Muganna' kemudian dia berkata: "Kamu tidak akan sembuh hingga berbekam, karena aku 
pernah mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya 
padanya terdapat obat." 


Bab: Bekam di atas kepala 


aa PN ANGANGGE Ta pe aga SBU RJ Ja ia 5s- 
SAJA بق کو هو‎ bon JE َم بلح‎ 53 EA IL SAI 25 NGANAN 
ÁN É a Kesang KERAIAN eU CA TA 

kal احَتَجَم فير‎ la parka ala AN ANTENA ر وور‎ 


5265. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Sulaiman dari 'Alyamah bahwa dia mendengar Abdurrahman Al A'raj bahwa dia mendengar 
Abdullah bin Buhainah menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah 
berbekam di tengah-tengah kepalanya ketika di lahyil jamal yaitu ketika hendak menuju 
Makkah, sementara beliau sedang berihram." Al Anshari berkata: telah mengabarkan kepada 
kami Hisyam bin Hasan telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbekam di kepalanya." 


Bab: Bekam karena sakit migren dan pusing 

IA aa | Sea ڪن هش ام عَنعِ کر‎ NAS ÈS gan Sh 

Arena 25263 JAAN A0 ممن و جي‎ Pss SA AAN 
Pan aa laka parka EA ISI Pena anna" KOK 3 


N0 “< . 2 t 
من شقيقه به‎ daa | 


LA 
7 


5266. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu 'Adi dari Hisyam dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berbekam di kepalanya karena rasa sakit yang di deritanya sementara 
beliau sedang berihram, ketika itu beliau singgah di dekat mata air yang bernama Lahyil 
Jamal." Muhammad bin Sawa' juga berkata; telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berbekam di 
kepalanya karena rasa sakit yang di deritanya ketika sedang berihram." 


E و و‎ 2 Li AZ 75 AO. ANA 3 ا‎ 
JB era بَنُعَمَرَ‎ Peel AS لغسيلٍ قال‎ ENESES اد‎ n 


56 ضر‎ an =. وة‎ TA Na PASAR Gas AA AA Ag. e 
Ge usa pama ; aa 


5267. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Aban telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Al Ghasil dia berkata: telah menceritakan kepadaku 'Ashim bin Umar dari Jabir bin 
Abdullah dia berkata: saya mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya 
ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian pergunakan sebagai obat, maka itu ada terdapat 
pada minum madu, berbekam dan sengatan api panas (terapi dengan menempelkan besi 


panas di daerah yang luka) dan saya tidak menyukai kay (terapi dengan menempelkan besi 
panas pada daerah yang luka)." 


Bab: Mencukur kepala karena sakit 


IE PENS ES NA NGO ak sS 


ر و 


IE عَنْرَأَسِي‎ IKAN aa EEN ME SEN Aa NE صل‎ NG 
عن راسي‎ PE 34 انا اوقد‎ Yana 
0 اہ و‎ PA CRE TE > LLN Ka A 3 وم . وار د‎ 
YG AJE BLN pra abi TU DATA 336 aia 
Lan PA DA A 
2 NY 2 
| ري بايتين‎ | 


5268. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dia berkata; saya mendengar Mujahid dari Ibnu Abu Laila dari Ka'b bin 
'Ujrah dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku pada peristiwa Hudaibiyah, 
sementara aku sedang menyalakan api di bawah tungku, karena banyaknya kutu yang ada di 
rambutku, maka beliau bertanya: "Apakah hal itu sangat mengganggumu?" jawabku; "Ya" 
beliau bersabda: "Cukurlah lalu berpuasalah tiga hari atau berilah makan kepada enam 
orang miskin atau berkurbanlah." Ayyub berkata; "Aku tidak tahu manakah di antara ketiga 
fidyah tersebut yang lebih dulu di kerjakan." 


Bab: Berobat dengan sundutan api, atau menyundut yang lain, serta keutamaan 
orang yang tidak berobat dengan sundutan api 


29 


in a NI Md Aa الو‎ SAS 


EEN E 2016 TA Ia NE HI Aa NG pe 
an E 9 لوده ل افيه وار‎ 

SA RE a a NG‏ ا كدي 
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin Abdul Malik telah‏ .5269 
menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sulaiman bin Al Ghasil telah menceritakan‏ 
kepada kami 'Ashim bin Umar bin Qatadah dia berkata; saya mendegar Jabir dari Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sekiranya ada pengobatan yang baik untuk‏ 
kalian jadikan sebagai obat, maka itu ada terdapat pada bekam dan sengatan api panas‏ 
(terapi dengan menempelkan besi panas di daerah yang luka) namun aku tidak menyukai kay‏ 
(terapi dengan menempelkan besi panas pada daerah yang luka)."‏ 


KAMU P‏ كد ناا a ea i NA Jatah‏ حصن رضي اله 
NS JG Midas Sa aa‏ بَُعَبَّاسقَالَرَسُو Ang‏ 


Z 
DL. 


ANA Ga NA PAS ANYER Magna 
GEA Jaa ka É سى و‎ alhs fiih AAA Poe 


A ور‎ ۶ 


A 4 A 2S مم‎ Pap 5 ba 
ln ta ÉÉ GA GET Kala Kas نجي لبي انطر‎ SN, 


aan‏ و بع 


LIA مو قاو‎ GENG Baling Ha Ong AANG AN و‎ 


KANG WEE UNI Al MI HAN si LA P BAKEN 


36355 SEN AN Ada saleh aga 


تو NGANG ya LA ena BESI 3S‏ مم فام حر AN JUS‏ أَمَاقَالَ سَبَقَكَ 


5270. Telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Al Fudlail telah menceritakan kepada kami Hushain dari 'Amir dari Imran bin Hushain 
radliallahu 'anhuma dia berkata: "Tidak ada ruqyah (jampi-jampi dari Qur'an dan Sunnah) 
kecuali dari penyakit 'Ain atau demam, lalu hal itu kusampaikan kepada Sa'id bin Jubair, dia 
berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abbas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Beberapa ummat pernah ditampakkan kepadaku, maka nampaklah seorang nabi 
dan dua orang nabi lain lewat bersama dengan beberapa orang saja, dan seorang nabi lagi 
yang tidak bersama seorang pun, hingga tampak olehku segerombolan manusia yang sangat 
banyak, aku pun bertanya: "Apakah segerombolan manusia itu adalah ummatku?" di 
beritahukan: "Ini adalah Musa dan kaumnya." Lalu diberitahukan pula kepadaku: "Lihatlah 
ke ufuk." Ternyata di sana terdapat segerombolan manusia yang memenuhi ufuk, kemduian 
di beritahukan kepadaku: "Lihatlah di sebelah sini dan di sebelah sana, yaitu di ufuk langit." 
Ternyata di sana telah di padati dengan segerombolan manusia yang sangat banyak, " di 
beritahukan kepadaku: "Ini adalah ummatmu, dan di antara mereka terdapat tujuh puluh 
ribu yang masuk surga tanpa hisab." Setelah itu beliau masuk ke rumah dan belum sempat 
memberi penjelasan kepada mereka (para sahabat), maka orang-orang menjadi ribut, 
mereka berkata, "Kita adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti 
jejak Rasul-Nya, mungkinkah kelompok tersebut adalah kita ataukah anak-anak kita yang 
dilahirkan dalam keadaan Islam sementara kita dilahirkan di zaman Jahiliyah." Maka hal itu 
sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau keluar dan bersabda: "Mereka 
adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk di rugyah, tidak pernah bertathayur 
(menganggap sial pada binatang) dan tidak pula melakukan terapi dengan kay (terapi dengan 
menempelkan besi panas pada daerah yang sakit), sedangkan kepada Rabb mereka 
bertawakkal." Lalu Ukasah bin Mihshan berkata: "Apakah aku termasuk di antara mereka ya 
Rasulullah?" beliau menjawab, "Ya." Selanjutnya sahabat yang lain berdiri dan berkata, 
"Apakah aku termasuk dari mereka?" beliau bersabda: "Ukasah telah mendahuluimu." 


Bab: Itsmid dan bercelak karena mata terkena debu 


Wah II akal HE BEA Sa ES Bi esis 
A eye 2 221 Pa 2 A » e 
JLN alas, : PA A َد گرو‎ “5 ESAI EBT AS 


PE IE: نبان خر‎ SN UNO IN kabak 5 
A3 AINI Gie se Alas 


5271. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah dia berkata; telah menceritakan kepadaku Humaid bin Nafi' dari Zainab dari 
Ummu Salamah radliallahu 'anha bahwa seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, 
hingga matanya menjadi bengkak (karena sering menangis), lantas orang-orang mengadukan 
hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mereka juga menyebutkan supaya 
wanita itu menggunakan celak karena khawatir matanya akan semakin parah, maka beliau 
bersabda: "Sungguh dahulu salah seorang dari kalian pernah tinggal di rumah yang paling 
jelek -atau di sejelek-jelek rumah- (perawi ragu mengenai redaksi haditsnya), jika ada seekor 
anjing yang lewat, maka dia akan melemparnya dengan kotoran, kenapa tidak cukup waktu 
hanya empat bulan sepuluh hari untuk tinggal di rumahnya?" 


Bab: Madu untuk pengobatan mata 
Meshi AE Li UN KE ATAS IR e EA KANG 
AKUR Jasa KN ss 2 ل‎ E PAESE 
piknik ip aiet o Pen al 
EA KA Sia E A jg 
AS 


5272. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik saya 
mendengar 'Amru bin Huraits berkata; saya mendengar Sa'id bin Zaid berkata; saya 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cendawan berasal dari al Manna, 
dan airnya merupakan obat untuk penyakit mata." Syu'bah berkata, dan telah mengabarkan 
kepadaku Al Hakam bin 'Utbah dari Al Hasan Al 'Urani dari 'Amru bin Huraits dari Sa'id bin 
Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Syu'bah berkata, tatkala Al Hakam menceritakan 
hadits kepadaku aku tidak mengingkarinya dari hadits Abdul Malik. 


Bab: Obat yang dimasukkan lewat mulut (Alladud) 


AR AAS da PAS SA RE ALE EA 


EGER > 


KAA صل‎ AN BELA رضي‎ SIN an 


PA LI Wa AE PENEI Aa NG IE EA وهو‎ 


? PA Lag di h a GG ددع اعد‎ 7 
KALA IBAN dr قتا گر‎ AE AA SI ماقا قال‎ AN 


SI Ja PENG 


x 


5273. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Musa bin Abu 'Aisyah dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas dan 'Aisyah 
bahwa Abu Bakar radliallahu 'anhu pernah mencium nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika 
beliau wafat, selanjutnya Aisyah berkata; "Kami memasukkan obat melalui mulut beliau 
ketika beliau sakit, lalu beliau memberi isyarat kepada kami dengan mengatakan: "Janganlah 
kalian memasukkan obat lewat mulutku (dengan paksa)." Maka kami berkata; "Ah, itu biasa, 
memang orang sakit tidak suka obat." Ketika beliau tersadar, beliau bersabda: "Tidakkah aku 
telah melarang kalian memasukkan obat kedalam mulutku!, janganlah kalian memasukkan 
obat ke dalam mulutku." Kami pun berkata; "Ah biasa, memang orang sakit tidak suka obat." 
Lalu beliau bersabda: "Tidak ada seorangpun dalam rumah kecuali dirinya harus di obati 
(dengan paksa) melalui mulutnya kecuali Abbas, karena ia tidak bersama kalian." 


aa KE BEAN PE SARA A 


Lo. 


PES IA ne LAS sala IL Rb : باب لي ڪر‎ A 
sn os < San دًاالَو‎ D KA 


E‏ ا 
A‏ ار 222 


Je KAEN NA A تين ولم يبن‎ KANE IG KN قَسَمعْتٌ‎ SL yaah a 


LA 
07 [A 4 2123A 


22538 Appia eÁ 5-0 Ar: A AI yas ee na 
Kei at ÉA JSI ea IL SES AA 


A £ 
PARA 
2712 م‎ 
IK عند‎ 
7 


5274. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ummu Oais 
dia berkata: Aku mengunjungi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama anakku yang baru 
saja saya obati kerongkongannya dengan tanganku, maka beliau bersabda: "Dengan maksud 
apa kamu mengobati penyakit tenggorokan anakmu dengan memasukkan jemari tangan? 
Gunakanlah kayu India, karena padanya terdapat tujuh ragam penyembuhan, dan dapat di 
masukkan sebagai obat tetes hidung untuk menyembuhkan penyakit kerongkongan dan 
dapat pula menjadi penyembuh dari penyakit radang selaput dada." Aku mendengar Az 
Zuhri berkata: "Dua hal telah dijelaskan kepadaku, namun aku belum mendapatkan 
penjelasan mengenai yang lima hal lagi, lalu aku berkata kepada Sufyan, sesungguhnya 
Ma'mar pernah berkata dengan lafazh, 'A'lagtu 'alaihi', perawi berkata: "Bahwa Ma'mar 
belum pernah mendengarnya, karena Sufyan hanya mengatakan dengan redaksi: "A'lagtu 
'anhu, aku pernah mendengarnya langsung dari mulut Az Zuhri bahwa Sufyan mensifati 
seorang anak kecil yang ditahnik (mengunyahkan kurma kemudian dimasukkan ke dalam 
mulut bayi) dengan jari, kemudian Sufyan memasukkan jarinya ke kerongkongan, maka 
maksud dari hadits di atas adalah mengangkat kerongkongan dengan jari-jari (yaitu dengan 


memasukkan jari-jari melalui mulut), dan dia tidak mengatakan: "Menggantungkan sesuatu 
padanya." 


رو م a‏ ما 


BAE قال الوُهْرِيٌ أَخْبَرَنِ‎ 33 RH AA 
2 P5 JENG يوسم‎ s EA Jangan Ban aa ai Pe 


C GLA 


í بین رج‎ D 3 (Aa ndek 


- 2AA A 


bunda yana AA za ا‎ 


يي 


4 2 محمد 


sy 


KAWAH AAA DI AA TAN DN aa Feat يقو‎ PL Para 5 
O Bada 2 Ha Ae NA GAGANG Sh ea 
ج إ الاس قصل لو حط‎ EASY مش‎ 


5275. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dan Yunus, Az Zuhri mengatakan; 
telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa Aisyah radliallahu 
'anha yaitu isteri nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; "Ketika sakit Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam semakin parah, beliau meminta izin kepada para isterinya supaya di rawat di 
rumahku, setelah para isterinya mengizinkan beliau (tinggal di rumahku), beliau keluar 
dengan dibopong dua orang yaitu beliau berada di antara Abbas dan laki-laki lain, sementara 
kaki beliau tertatih-tatih di tanah." Lalu kuberitahukan hal itu kepada Ibnu Abbas, dia 
berkata; "Tahukah kamu siapakah yang dimaksud Aisyah dengan laki-laki lain itu?" aku 
menjawab, "Tidak." Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah Ali." Aisyah berkata lagi: Setelah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke rumahnya sementara sakitnya semakin parah, beliau 
bersabda: "Tolong guyurlah aku dari tujuh geriba yang belum dibuka ikatannya, siapa tahu 
aku masih bisa menyampaikan pesan kepada orang-orang." Lantas kami dudukkan beliau di 
sebuah ember besar milik Hafsah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian kami 
mengguyur beliau dari geriba-geriba itu hingga nabi memberi isyarat "Cukup, telah kalian 
lakukan!" Nabi pun keluar menemui orang-orang dan mengimami mereka serta 
menyampaikan pidatonya. 


Bab: Udzrah (Nanah keluar dari mulut) 


pai BAE SENA ANG PNG LA GUA ME‏ بنك 
esai TN AAA, PE O nh AOA yan‏ 


» N 


< سج عير وو 
54 


bank AOA a gala ME ag NANETTE ALATAS Sela 


PN Ka AE ASN 319 PAN dasa aist án fe EÉN iái‏ د 


: 2,2 >p a و‎ A RA EA رما ول‎ Aa w7 
PERASA! سَبَعَه أَشْفِيَةمِبَاذاتَالجَئْبٍ يريد الكسَت و هو العود‎ Ann فيه‎ AO CASN 


no Po PP TE 
54 7 AN 24 2 > 5 اه مايه ور‎ 


5276. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah 
bahwa Ummu Oais binti Mihshan Al Asadiyah -yaitu singa Bani Khuzaimah- dia termasuk dari 
wanita yang ikut berhijrah pertama kali dan yang berbai'at kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dia adalah saudara perempuannya Ukasah, dia mengabarkan bahwa dirinya 
pernah mengunjungi Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersama anaknya yang baru saja 
diobati dengan memasukkan jari-jari ke kerongkongannya, lalu beliau bersabda: "Dengan 
maksud apa kamu mengobati penyakit tenggorokan anakmu dengan memasukkan jemari 
tangan? Gunakanlah kayu India, karena padanya terdapat tujuh ragam penyembuhan, di 
antaranya dapat menjadi penyembuh dari penyakit radang selaput dada." Yang di maksud 
adalah dahan yaitu (dahan) kayu India." Yunus dan Ishag bin Rasyid mengatakan dari Az 
Zuhri dengan lafazh, "Dia memasukan sesuatu pada kerongkongan." 


Bab: Obat sakit perut 
سَعِيدٍ‎ ES NE A JARAN : MASA داد شار‎ 
NGÊS اققو علا‎ JUS kas GILA Maa We الجا جل ِل‎ 
دع قي‎ SENAR Bahu lag AS و‎ PAN A WAN pain 7 AI 


5277. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Oatadah dari Abu 
Al Mutawakkil dari Abu Sa'id dia berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sambil berkata: "Sesungguhnya saudaraku menderita diare." Beliau 
bersabda: "Minumilah madu." Lalu laki-laki itu meminuminya madu, kemudian dia berkata 
lagi: "Sesungguhnya aku telah meminuminya madu, ternyata sakitnya tambah parah." Maka 
beliau bersabda: "Maha benar Allah, dan perut saudaramulah yang berdusta." Hadits ini juga 
diperkuat oleh riwayat Nadir dari Syu'bah. 


Bab: Maksud hadis "Tak ada penyakit cacing yang merusak perut" 


AGAN عَنَابْنِشِهَا‎ RASA GG AN ri 


NING Gaga SMI ASI ês oÉ A E Rea 
27 w Az تر ص سر و‎ PAN 
JENG Jaa SG Ja) NELASANG SABUN KAN 56633 


< A 


A 2 -‏ 22و AKU. PAN‏ م2 245 EA 7 LNG‏ 0 ر ر NG‏ 23 
المع الاجر ب فيد لباقي رچ SISA SIB‏ روا الڙ هري عَنا ي aon pala‏ 


5278. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 
Abu Salamah bin Abdurrahman dan yang lain, bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata: 
sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada 'adwa (meyakini 
bahwa penyakit tersebar dengan sendirinya, bukan karena takdir Allah), dan tidak ada shafar 
(menjadikan bulan shafar sebagai bulan haram atau keramat) dan tidak pula hammah 
(rengkarnasi atau ruh seseorang yang sudah meninggal menitis pada hewan)." Lalu seorang 
arab Badui berkata: "Wahai Rasulullah, lalu bagimana dengan unta yang ada dipasir, seakan- 
akan (bersih) bagaikan gerombolan kijang kemudian datang padanya unta berkudis dan 
bercampur baur dengannya sehingga ia menularinya?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Siapakah yang menulari yang pertama." Hadits ini juga di riwayatkan 
oleh Az Zuhri dari Abu Salamah dan Sinan bin Abu Sinan. 


Bab: Skait pinggang 


8 اي تع 2 G27‏ سا 3 272 RPA‏ ر 
حَدَدْنى an PERA ba EMAS ESA Aas‏ عَبَيّد الله D.‏ 
ETE z Ah 2a A GOZE ARGO 25‏ و و 22 
ur‏ خصو وكات من AAN MEN‏ لول ال للمعليّهقَ E‏ 


gi Oi 


EN sa Ne NG ANA yaaa gha GE $ 
a Aap ale Pn ta PA ate ag Pata الله‎ AN NG AA 
i يَعْنِي القُسَطقَالَوَهِيَ‎ 1 HE NA, PLAN Ga ANA Puan 


5279. Telah menceritakan kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami 'Attab bin 
Basyir dari Ishaq dari Az Zuhri dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 
Abdullah bahwa Ummu Oais binti Mihshan -dia termasuk dari wanita yang ikut hijrah 
pertama kali dan yang pernah berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia 
juga termasuk saudara perempuannya 'Ukasah bin Mihshan- telah mengabarkan kepadanya, 
bahwa dirinya pernah mengunjungi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama anaknya 
yang baru saja diobati dengan cara memasukkan jari-jari ke kerongkongannya, lalu beliau 
bersabda: "Bertagwalah kepada Allah, dengan maksud apa kamu mengobati penyakit 
tenggorokan anakmu dengan memasukkan jemari tangan? Gunakanlah kayu India ini, karena 
padanya terdapat tujuh ragam penyembuhan, di antaranya adalah penyembuh penyakit 
radang selaput dada." Yang dimaksud adalah Al Kust (dahan) atau Al Kusth (dahan), yaitu 
secara bahasa." 


ےا | GANG Ka‏ .2 > عع - ,47 0 00 مر 0 ANA: PA‏ د أو 
USA‏ عار م SS‏ ماد قال قري ءَعَل ايو d‏ من كت سأي قِلابّه مِنْهَمَاحَدْتْ es Puka gay‏ 
LA‏ 1 


و کان ا ا ا وكوب ةوقال 
pa 04‏ 
Sal‏ 


ala saiel Je سول الله‎ 


» 2 


SI EL NN عَبَادْبَيْمَتَصُورٍعَنَأيُوبَعَ نأب‎ 


Z 7 pr Ly 


9 Z 223 - A ع‎ 7 £? 0 Pa 5 
Ja سول‎ LN A SAN Kh NG Da 


E NR‏ وو LAA - 22 GL at‏ ريسك 

JS ib oS PENJAGA sesa 
5280. Telah menceritakan kepada kami 'Arim telah menceritakan kepada kami Hammad dia 
berkata; dibacakan di hadapan Ayyub dari kitabnya Abu Qilabah, di antaranya ada sesuatu 
yang dibacakan dan ada sesuatu yang di dengar, sementara hal ini terdapat dalam kitabnya 
dari Anas bahwa Abu Thalhah dan Anas bin Nadir pernah melakukan terapi kay 
(menempelkan besi panas pada daerah yang luka atau sakit) sementara Abu Thalhah juga 
pernah melakukan terapi kay (menempelkan besi panas pada daerah yang luka atau sakit) 
dengan tangannya sendiri." 'Abbad bin Manshur mengatakan dari Abu Qilabah dari Anas bin 
Malik dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberi izin kepada keluarga 
beliau dari Anshar untuk meruqyah dari penyakit demam dan sakit telinga. Anas 
mengatakan; "Aku juga pernah melakukan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang 
luka atau sakit) pada penyakit radang selaput dada, sedangkan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam masih hidup. Abu Thalhah, Anas bin Nadir, Zaid bin Tsabit juga pernah 
menyaksikanku ketika aku diterapi dengan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang 
sakit) oleh Abu Thalhah." 


Bab: Membakar tikar (penggunaan abu) untuk menyumbat darah 


21 2\?22 ىه‎ - ka -2 Pat ر‎ 27A 2 A 2 
AE AE ES ن‎ EA Pane el حَدَ عد ا‎ AA naa GAS 
A 


SN AI Ghael‏ ا Gaga si GR Tx : AN IN aa‏ کرت 
SEN GAN HE ani‏ حافت اطع يدل PERAS bang‏ 
کيا السام اَم يز ANY Ag ASEAN SIG a‏ 

ZAE لا‎ 


5281. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepada kami 
Ya'qub bin Abdurrahman Al Qari dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi dia berkata; 
Ketika topi baja yang dikenakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pecah hingga 
menyebabkan wajah beliau mengalirkan darah dan gigi geraham beliau pecah, maka Ali 
menyiramkan air dari perisai sedangkan Fathimah datang membersihkan wajah beliau dari 
darah dengan air, ketika Fathimah 'alaihas salam melihat darah semakin bertambah banyak 
keluar, dia mengambil potongan pelepah kurma lalu dibakarnya sampai menjadi abu, 
kemudian abu tersebut diletakkan pada luka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga 
darahnya berhenti keluar." 


Bab: Demam berasal dari uap jahannam 


46 EA Ni a ع‎ A PASAL 2 وور‎ KOL ر ور ووو‎ E 


.2م 


KE SEE Adu jala Bila AV Aa AE AS 
FAME SESI al 


5282. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku 
Ibnu Wahb dia berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi" dari Ibnu Umar 
radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Demam itu 
berasal dari tiupan neraka jahannam, maka redakanlah dengan air." Nafi" berkata, 
sedangkan Abdullah pernah mengatakan: "Hindarkanlah kami dari adzab." 


LA 2 Z IM 
ri 2 5257 ALET SANI SAN < و م شَاء‎ ABA Jag NAN TEN 


ص 


gé PO EOE GAN KAB Es Pi 


iLe PAFA 29 "AP Ei PA NT 


5283. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam dari 
Fathimah binti Mundzir bahwa Asma’ binti Abu Bakar radliallahu 'anhuma bahwa apabila 
didatangkan kepadanya seorang wanita yang menderita sakit demam, maka ia akan 
mengambil air, lalu ia menyemburkan pada bagian saku (dadanya). Kemudian dia berkata, 
"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam memerintahkan kami supaya 
mendinginkan dengan air." 


EA ْعَابسَدَعَنْالتَّبِيَصَلَ‎ yA an SS ga PAKSA EA NADA 
AL 57 Ban LN وَسَلمْكَالَا‎ 


5284. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepadaku 


Ayahku dari Aisyah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam beliau bersabda: "Demam berasal 
dari hembusan nerakan Jahannam maka dinginkanlah ia dengan air." 


Z 


57 ل و راس‎ SP Cd Wa > 5 A ra DAN عر م مو‎ 2 
SEE An 2 SAS ص‎ Sa Bas 


Lg SA Pra SAI BAR ANAA JH THREE 


5285. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu Al 
Ahwash telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Masruq dari 'Abayah bin Rifa'ah dari 
kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Demam berasal dari hembusan nerakan Jahannam maka dinginkanlah ia dengan 
air." 


Bab: Mengungsi dari lokasi yang tidak cocok 


AEG Fa A 


NGO BANGAH LAKA Sit يدبن ڙر‎ SAS 0 KHAN KA AA 
SENI PAT AM IA SY PAAPA A IL 


ر 3 29 7 EIR‏ و ر 
reda ELTE‏ ولم san S‏ وا ANJ a A ASEAN‏ 


£ 


| JAGO A pal EA AAA TAH برا‎ sa ba ala gal NG 
يَهوَسَلَّم وَاسَكَاقُوا‎ Ee KN KÉJ AN A شلام هو‎ A s حى كَامُواتَاحِيَدَ الْحَدَةِ‎ 
Pss يكب‎ JEN A sagen PNE AAA 
BETA مائو‎ Sail کو اف‎ sara 


5286. Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Oatadah bahwa Anas bin Malik telah menceritakan kepada mereka bahwa sekelompok 
orang atau pemuda dari kabilah 'Ukl dan 'Urainah datang kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, mereka menyatakan masuk Islam. Lalu mereka berkata, "Wahai Nabiyullah, 
kami orang yang hidup dari hasil ternak, bukan dari hasil pertanian." Lalu mereka menderita 
sakit di Madinah karena iklim yang tidak cocok, maka Rasulullah Shallallahu'alihi wasallam 
memerintahkan mereka supaya keluar menemui penggembala yang sedang 
menggembalakan unta, lalu beliau menyuruh mereka keluar dari Madinah. Mereka pun 
minum susu unta tersebut dan minum air kencingnya. Tatkala mereka berada di perbatasan 
Madinah, mereka keluar dari Islam (kufur), kemudian membunuh pengembala unta 
Rasulullah Shallallahu'alihi wasallam, dan menggiring untanya. Berita tersebut sampai 
kepada Rasulullah Shallallahu'alihi wasallam, maka beliau menyuruh untuk mencari jejak 
mereka, dan akhirnya mereka dapat dibawa kepada Rasulullah Shallallahu'laihi wasallam. 
Mereka dihukum dengan cara ditusuk matanya dengan paku (di congkel dengan paku 
panas), tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mereka dibiarkan dalam keadaan seperti itu 
dibawah terik matahari hingga mereka mati." 


Bab: Lepra (kusta) 


4 Ba PA EA ALIAN, دادولا‎ TA Kera 
GA e g 13 & 2 P 
sala 2 ذا مم‎ Jas Sala yah ATI As. ANE 4 سعد‎ g Dasa AA a L 


- AA ره‎ 


2 - 1? 5 Pa و‎ 0 At A ea 
SEN NA IE EA جوا‎ PRA Seng فَلَاتَدَخْلوَهَاوَإِدَاوَ‎ 
de 

5287. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 


Syu'bah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dia berkata, saya 
mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: saya mendengar Usamah bin Zaid bercerita kepada 


Sa'd dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian 
mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun 
jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah 
kalian keluar dari negeri tersebut." Lalu aku berkata, "Apakah kamu mendengar Usamah 
menceritakan hal itu kepada Sa'd, sementara Sa'd tidak mengingkari perkataannya 
Usamah?" Ibrahim bin Sa'd berkata: "Benar." 


SISA NE SA ANA SA 
ANG LN HE SAS AON HA 3 Ae ALA 
NA pe ا‎ Ak سر‎ BE NIA KEL رَضِيَ‎ 


Ne NGGAE Naa Be A EA‏ لي الْمُهَاجِرِينَ 


PR 


As P و‎ GAN EGA 
Vo sale PUN نشول امرض ا‎ na NGE LOCA ans NG aé a POS V3 

7 قَاسش ارم‎ 2 2S NANGEN ASEAN Pas 
كَانَهَا‎ pada ANA كفو اعَيي‎ NNA E يو‎ S 
ASI MB جلان‎ sadé ممم‎ AE مم َك‎ NA asa Hean 
SETAN F3 Sel NG ai ga Me 


JAN مِنْكَدَرِ‎ ab a NUN Ai né LISA ارَامِنَكَرَر‎ AC Pa anita 
Ah, 4 


85 ورا ر عم‎ 2? z s 2 - At wk 2 ah 
d) adasa عَدَوَتَانِإِحَدَاهمَاحَصبَه وَالأَخَْرَى‎ WA KAA JANG PRA KOBE 


Ea DASAR NGA AR AE AAN 3S a الله‎ AE EKA EL, 


BAR IAS ولا‎ SEL 3 Sae 6) IA ANA AAS و‎ 


ANA AL ANGAS 


a A At SEN no SN)‏ داو عبار و KENANGA‏ فحمد 


P A 


2 ۶ شاد و 


5288. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khatthab dari 
Abdullah bin Abdullah bin Al Harits bin Naufal dari Abdullah bin Abbas bahwa Umar bin 
Khatthab pernah bepergian menuju Syam, ketika ia sampai di daerah Sargha, dia bertemu 
dengan panglima pasukan yaitu Abu 'Ubaidah bersama sahabat-sahabatnya, mereka 
mengabarkan bahwa negeri Syam sedang terserang wabah. Ibnu Abbas berkata; "Lalu Umar 
bin Khattab berkata: 'Panggilkan untukku orang-orang muhajirin yang pertama kali (hijrah), ' 
kemudian mereka dipanggil, lalu dia bermusyawarah dengan mereka dan memberitahukan 


bahwa negeri Syam sedang terserang wabah, merekapun berselisih pendapat. Sebagian dari 
mereka berkata: 'Engkau telah keluar untuk suatu keperluan, kami berpendapat bahwa 
engkau tidak perlu menarik diri." Sebagian lain berkata: 'Engkau bersama sebagian manusia 
dan beberapa sahabat Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam. Kami berpendapat agar 
engkau tidak menghadapkan mereka dengan wabah ini, ' Umar berkata; 'Keluarlah kalian, ' 
dia berkata, 'Panggilkan untukku orang-orang Anshar'. Lalu mereka pun dipanggil, setelah itu 
dia bermusyawarah dengan mereka, sedangkan mereka sama seperti halnya orang-orang 
Muhajirin dan berbeda pendapat seperti halnya mereka berbeda pendapat. Umar berkata, 
'keluarlah kalian, ' dia berkata: 'Panggilkan untukku siapa saja di sini yang dulu menjadi 
tokoh Ouraisy dan telah berhijrah ketika Fathul Makkah." Mereka pun dipanggil dan tidak 
ada yang berselisih dari mereka kecuali dua orang. Mereka berkata: 'Kami berpendapat agar 
engkau kembali membawa orang-orang dan tidak menghadapkan mereka kepada wabah ini." 
Umar menyeru kepada manusia: "Sesungguhnya aku akan bangun pagi di atas pelana 
(maksudnya hendak berangkat pulang di pagi hari), bagunlah kalian pagi hari, ' Abu Ubaidah 
bin Jarrah bertanya: 'Apakah engkau akan lari dari takdir Allah? ' maka Umar menjawab: 
'Kalau saja yang berkata bukan kamu, wahai Abu 'Ubaidah! Ya, kami lari dari takdir Allah 
menuju takdir Allah yang lain. Bagaimana pendapatmu, jika kamu memiliki unta kemudian 
tiba di suatu lembah yang mempunyai dua daerah, yang satu subur dan yang lainnya kering, 
tahukah kamu jika kamu membawanya ke tempat yang subur, niscaya kamu telah 
membawanya dengan takdir Allah. Apabila kamu membawanya ke tempat yang kering, 
maka kamu membawanya dengan takdir Allah juga.' Ibnu Abbas berkata: "Kemudian 
datanglah Abdurrahman bin 'Auf, dia tidak ikut hadir (dalam musyawarah) karena ada 
keperluan. Dia berkata: "Saya memiliki kabar tentang ini dari Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi 
wa sallam beliau bersabda: "Jika kalian mendengar suatu negeri terjangkit wabah, maka 
janganlah kalian menuju ke sana, namun jika dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada 
di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dan lari darinya." Ibnu 'Abbas berkata: "Lalu Umar 
memuji Allah kemudian pergi." 


دتا عد اله ن يو deg PPN ea ASA‏ إل لضام 
MAL AM 5 353 Ata sa TAH‏ فا لا 
Aa‏ قع بالشام En BA‏ ف سو 


aa AS ND Mt z zejda 


5289. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin 'Amir bahwa Umar pernah bepergian menuju Syam, 
ketika dia sampai di daerah Sargha, diberitahukan kepadanya bahwa negeri Syam sedang 
terjangkiti wabah penyakit menular, lantas Abdurrahman bin 'Auf memberitahukan 
kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar 
wabah tersebut menjangkiti suatu negeri, maka janganlah kalian menuju ke sana, namun jika 
dia menjangkiti suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar 
dan lari darinya." 


- A 


A ANG ANGAS IG A 5 MAKA ع تو‎ 
SAS برََرَضِيَ‎ AN PEN نيو سفآ خو املكف‎ NE ANY 


A AW KN Le sale KIE Taat 


5290. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nu'aim Al Mujmir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata, Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Al Masih (Dajjal) dan penyakit lepra tidak akan bisa 
masuk Madinah." 


Paud pa A 


J 
A 7 A 0 A اور و 5 ر بره 0 جا سير ص ر‎ 5, 4 
agak LAIN سول الله صل‎ AR AUN B Laga ALA PMI 
w 6 p 04 
Jeda jis A 


5291. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami 'Ashim telah menceritakan kepadaku Hafshah 
binti Sirin dia berkata: Anas bin Malik radliallahu "anhu bertanya kepadaku: "Sebab apakah 
Yahya meninggal dunia?" Jawabku: "Karena menderita lepra." Anas berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(mati) karena menderita lepra adalah syahid bagi 
setiap Muslim." 


م و20 


A ods ركم وه 76 هم ر‎ > 26 
2» o Ia Tt ده مس‎ KN A ANGKA s\t 2 يي‎ 


aa 


P 


az 8 هورم‎ Í z 7 a ي‎ 0 A 
إو ے ےار‎ LAH 4ه م در م > و‎ - 2 Ly D 22 > 
IA Je NE عمال كعنمي عَن ا ي صَالِج عن ي هر‎ 2 
- Z 
8 - أو‎ 7 8 - 4 z 
المَبّطونشهيدو المطعونشهيد‎ 
A P. 


5292. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Sumayy dari Abu Shalih 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "(meninggal) karena 
sakit perut adalah syahid, dan (meninggal) karena lepra juga syahid." 


Bab: Ganjaran orang yang bersabar menghadapi thaun (lepra, kusta) 


ر BELA G- orl»‏ و A?‏ 7 م و 33 An‏ و پو رام 
USS‏ إِسَحَاقَ أَخَبر Sasa KE‏ داو دنآ بي TAN‏ حَدثتا عبد الله بن بر BN PEN‏ 


ع و دما g‏ 


asa SA gas تتا اساك‎ AENG haa ak EN AN San 


Wi 
Ta LA 
دع و دل دم عم وس‎ 


Ìn z‏ ? 4 ر و ر سس ٦‏ ےا روت TE‏ و | و )ا 
عَنَ wás Lana pa GES aiea aa Sa,‏ 


2 0 زو - ع ا ار‎ p 4 ر‎ gg 
يج م‎ = 3, 27 AWE KU PAP - AA 25A A DEAS 227 .ی‎ TANGI ل‎ 
SAN ea IA ake NGÊS يَقَعُالطاعون‎ AE Ga مو مِنِينْفَلَيِسَ‎ Uae 5 


4 


ر وو Lal‏ ا و 
Dan aas Bangil AT JAS NJAJAN‏ 59538 


5293. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Habban telah 
menceritakan kepada kami Daud bin Abu Al Furat telah menceritakan kepada kami Abdullah 
bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari "Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam bahwa 
dia pernah mengabarkan kepada kami, bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengenai penyakit lepra, lantas Nabiyullah shallallahu "alaihi 
wasallam memberitahukan kepadanya: "Bahwa penyakit lepra merupakan azab yang Allah 
timpakan terhadap siapa yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya sebagai rahmat bagi 
orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit 
penyakit lepra, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar, ia mengetahui 


bahwa penyakit tersebut tidak akan mengjangkitinya kecuali apa yang Allah tetapkan 
kepadanya, maka baginya seperti pahalanya orang yang mati syahid." Hadits ini juga di 
perkuat oleh riwayat An Nadir dari Daud. 


Bab: Jampi dengan alguran dan doa perlindungan (muawidzat) 


22 2G PIARA و و و‎ IMs ور م ورو‎ 
WELAN Gae AA ES GE PLS Pama خب تاه شام‎ areal as 
TA GAR 


TT sahasa se ER baa ALE صل‎ ANT 


pan AD A £ 


BER BERAS G ANETE  ِلِوِسْفَتِديِبْحَسْمَأَوَ‎ 3 KAN KAKANG 


TEMAH يمت‎ AN 
5294. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam meniupkan kepada diri beliau sendiri dengan Mu'awwidzat (surat 
An nas dan Al falag) ketika beliau sakit menjelang wafatnya, dan tatkala sakit beliau semakin 
parah, sayalah yang meniup dengan kedua surat tersebut dan saya megusapnya dengan 
tangan beliau sendiri karena berharap untuk mendapat berkahnya." Aku bertanya kepada Az 
Zuhri; "Bagaimana cara meniupnya?" dia menjawab; "Beliau meniup kedua tangannya, 
kemudian beliau mengusapkan ke wajah dengan kedua tangannya." 


Bab: Jampi dengan surat Alfatihah 


da ES PN يٿر عَ نأي‎ A h aer SES محمد شار‎ se 


AREAS A Kelasa KALA SEA sÍ 
28 Aa SIA naa ka JAN ISA KA NIK AA, Pra 
AA KA 22 جح وس‎ Ta Para PS Ca ES 

EET PA المَطِيعَامِنَالشَّاءِفجَعلَ‎ ALS SN Ass sn JANG َه قرو‎ 


رو pera E Aa BAE GA an At ai eA‏ د 

daki a ja EN صل‎ NG SANAN يفل قمر أفاتۇابالشاءققالو‎ 321 3 
2 و‎ P A 4 2 AA 56 GA Za 
PAI AI BA SI 5965 


5295. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Abu Al 
Mutawakkil dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu bahwa beberapa orang sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan suatu perjalanan, ketika mereka melewati salah 
satu perkampungan dari perkampungan Arab, orang-orang kampung tersebut tidak 
menerima mereka, ketika sikap mereka masih seperti itu seorang pemimpin mereka terkena 
sengatan kalajengking, lalu mereka pun berkata; "Apakah diantara kalian ada yang 
mempunyai obat, atau seorang yang bisa merugyah?" lalu para sahabat Nabi pun berkata: 
"Sesungguhnya kalian tidak mau menerima kami, maka kamipun tidak akan melakukannya 
sehingga kalian memberikan imbalan kepada kami, " akhirnya mereka pun berjanji akan 


memberikan beberapa ekor kambing."Lalu seorang sahabat Nabi membaca Ummul Our'an 
dan mengumpulkan ludahnya seraya meludahkan kepadanya hingga laki-laki itu sembuh, 
kemudian orang-orang kampung itu memberikan kepada para sahabat Nabi beberapa ekor 
kambing." Namun para sahabat Nabi berkata: "Kita tidak akan mengambilnya hingga kita 
bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang hal ini, " lalu mereka 
bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang pemberian itu hingga membuat 
beliau tertawa. Beliau bersabda: "Tidak tahukah bahwa itu rugyah, ambillah pemberian 
tersebut dan berilah bagiannya untukku." 


Bab: Menjampi dengan syarat meminta sekian kambing 


< و 
AS 2 ia SA‏ مد SEN SANA pa baka E RA Ks‏ بره 


MA Sh SA الف ع‎ Sa HAK SI WANA 3 


4 


ANG 75 25 4 00 - 6 25 ( . 2 ر و کو ےر ار‎ A Li 
nee a صل الله‎ ada 
SEE ST Hyang ل‎ na MA sa Sila jak H3 


ره 


R D SN IE GBI ya Ken JL LL AS S.S 
رهو عل را جر اجى مو‎ dls 


A 
A 2 ع‎ 4 


Wapka ALE pe ANG رسو‎ IBS a A ii 


A 


Wisi 


5296. Telah menceritakan kepada kami Sidan bin Muddzarib Abu Muhammad Al Bahili telah 
menceritakan kepada kami Abu Ma'syar Al Bashri dia adalah seorang yang jujur yaitu Yusuf 
bin Yazid Al Barra` dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Al Ahnas Abu 
Malik dari Ibnu Abu Mulaikah dari Ibnu Abbas bahwa beberapa sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang 
berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan 
berkata: "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi? Karena di tempat 
tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah 
seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan al fatihah dengan upah 
seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut 
membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka 
dengan hal itu, mereka berkata: "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka 
tiba di Madinah, mereka berkata: "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya upah yang paling 
berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah." 


Bab: Jampi karena sorotan mata jahat ('ain) 


bê Nb ANAKE a JA gana ba NGAEN GA a pakra 


2 


r 
MAK l2% R 
na) . ۸ A) 
A فى من‎ A 
r 5 Hg 


5297. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ma'bad bin Khalid dia berkata, saya 
mendengar Abdullah bin Syaddad dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami supaya merugyah orang yang terkena 
penyakit 'ain (gangguan sihir)." 


2 وم 2 يو م 


,8 ر دو ر يم 2 2 و 2 أن اسل A e?‏ ر ر 
حَدثن  a‏ خَالد حَدثنًا محمد بر Bg PENEN E, 5 AN pun PR‏ 
ری جل جد چن و صب صن شطب Tapa‏ بن حر 
و 2 LEK kura PTEE a Pa, 23 2-72% pu‏ و 
PERAGA a‏ يڪن عر و٤پ KAB AAA‏ لمڪ خسم 
A RoR a 4 ae Z a 2 24 217A Tg 2 4 si 22 -‏ 
رَضِيَ SIA‏ صل الله 4 tapa ah OEE sa‏ كو UN‏ 


- 
4 


SEA PE JEN San IM MEA AM 
ass 54 ZA AN 


5298. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Wahb bin 'Athiyah Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Harb telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Walid Az Zubaidi 
telah mengabarkan kepada kami Az Zuhri dari 'Urwah bin Zubair dari Zainab puteri Ummu 
Salamah dari Ummu Salamah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melihat budak wanita di rumahnya, ketika beliau melihat bekas hitam pada wajah budak 
wanita itu, beliau bersabda: "Rugyahlah dia, karena padanya terdapat nadlrah (sisa sakit 
yang disebabkan karena sorotan mata jahat)." Hadits ini diperkuat oleh riwayat Abdullah bin 
Salim dari Az Zubaidi, dan berkata Uqail dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Urwah 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Sorotan mata jahat ('ain) adalah benar 


EÉN AA AN wa AN SAS 
SERA NG ka sale? AN aa) 


5299. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Penyakit 'ain (yang disebabkan oleh sorotan 
mata yang dengki) adalah hag (benar)." Dan beliau melarang tato." 


Bab: Jampi karena ular dan kalajengking 
ANAE RASA AAA DAA MEN سى‎ PA SAS 
سدم‎ ANE صل‎ LAN AS SLB yA LEAN سرع نابي قال‎ 


“A + 2 RA | 
A ج‎ . A 9 w 
Z JS مِنَ‎ 5 2 


5300. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Sulaiman As Syaibani telah menceritakan 
kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad dari Ayahnya dia berkata: saya bertanya kepada 
'Aisyah tentang ruqyah (jampi-jampi dari al Qur'an dan As Sunnah) dari penyakit demam, dia 
menjawab: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengizinkan rugyah dari setiap penderita sakit 
demam." 


Bab: Jampi nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 


LE آذ ب مالك ققال‎ PENA A En DIES AA SMS 
2 ai ANG ر ر ر 2124% ع تر ياه س1‎ 2 KING ga 4 2 
SANTET Aa sad AI r لآ آلا اريك‎ JG EEN AA 


Kis AS SANGE SIB yA na yÉ 


5301. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Abdul Aziz dia berkata, "Aku dan Tsabit pernah mengunjungi Anas bin Malik, lalu 
Tsabit berkata: "Wahai Abu Hamzah, aku sedang menderita suatu penyakit." Maka Anas 
berkata, "Maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam?" 
dia menjawab: "Tentu." Anas berkata; "ALLAHUMMA RABBAN NAASI MUDZHIBIL BASA 
ISYFII ANTA SYAAFI LAA SYAAFIYA ILLA ANTA SYIFAA'AN LAA YUGHAADIRU SAOAMA (Ya 
Allah Rabb manusia, dzat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya 
Engkau Maha Penyembuh, tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan Engkau, yaitu 
kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit)." 


LI 2 PGA A -2 CAA Sa -3A 1x3 KE GANG LAS a? AN‏ هم 
Z‏ 


Paan anas sjeh gae pesat NG اعت‎ gzs 
WENG AREE SA gai AI ai AA 


sla Arg > No 2 KRAP 32. 24329,‏ ەرو 
SA‏ بو EH 9 ARE CN ANE SAS gata‏ عَايشة نوه 


5302. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya 
telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Muslim 
dari Masrug dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selalu 
meminta perlindungan terhadap sebagian keluarganya, beliau mengusap dengan tangan 
kanannya sambil berdo'a; "ALLAHUMMA RABBAN NAASI ADZHIBIL BA'SA ISYFIHI ANTA 
SYAAFI LAA SYIFAA'A ILLA SYIFAA 'UKA SYIFAA'AN LAA YUGHAADIRU SAOAMA (Ya Allah Rabb 
manusia, dzat yang menghilangkan rasa sakit, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Dzat 
yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, yaitu 
kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit)." Sufyan berkata: Aku menceritakan hal ini 
kepada Manshur, maka dia menceritakan kepadaku dari Ibrahim dari Masrug dari Aisyah 
seperti hadits di atas. 


PA 
ا ا و‎ WI ANANG 


SANA NENG‏ جاو LAMA‏ عن همام بن عرو BASE NIA TES‏ وَسُوْل الله 


SAN كاض ف‎ PAKAN بِيَدِكَ‎ AI AN AI 3 قي يو‎ VEFES TE Ia 


5303. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abu Raja’ telah menceritakan kepada kami 
An Nadir dari Hisyam bin 'Urwah dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari 
'Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika merugyah beliau berdo'a: 
"Hilangkanlah rasa sakit wahai Rabb manusia, di tangan-Mu lah segala kesembuhan, dan 
tidak ada yang dapat menyingkap penyakit tersebut melainkan Engkau." 


AN عن عَايِشَدَّرَضِيَ‎ PAKAN NE BE Aa WG HE 5 


A nh و وو‎ ١ 7 موه‎ pu 21245 ا‎ % 42 724 
AN anak pn Has BA بض شم‎ PALI sas گان‎ kasak صَلَ‎ GANGA 

K3 soo Kana 

5304. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrabbihi bin Sa'id dari 'Amrah dari 
'Aisyah radliallahu 'anha bahwa apabila Nabi shallallahu "alaihi wasallam mendo'akan orang 
sakit, beliau membaca: "BISMILLAHI TURBATU ARDLINA BI RIIGATI BA'DLINA YUSYFAA 


SAOIIMUNA BI IDZNI RABBINA ("Dengan nama Allah, Debu tanah kami dengan ludah 
sebagian kami semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami." 


SEM رَيَهِبْن‎ PAN AK: AWE ss 
تر‎ NA 4 wa ص 23 4 ما‎ Da اس‎ Atep Ang . قول‎ A - 3 MAT ZA 


5305. Telah menceritakan kepadaku Shadagah bin Al Fadl telah mengabarkan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah dari 'Abdurrabbihi bin Sa'id dari 'Amrah dari 'Aisyah dia berkata; "Biasanya 
dalam merugyah, beliau membaca: "BISMILLAHI TURBATU ARDLINA BI RIIGATI BA'DLINA 
YUSYFAA SAOIIMUNA BI IDZNI RABBINA ("Dengan nama Allah, Debu tanah kami dengan 
ludah sebagian kami semoga sembuh orang yang sakit dari kami dengan izin Rabb kami." 


Bab: Memberi hembusan ketika rugyah 
BEE GAWA KIK a LA edan عَنّيَحْيَّى‎ PA ina SA SANA 
SAN bob NG LE امن الَو‎ INI gala pal E LE ANK 
سمه‎ AI SMA gah IN ALS Tar ana Lk nita Kat 
SESI 2 SAN | JAE JÊNG PSS وَإِنَ‎ 


5306. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman dari Yahya bin Sa'id dia berkata: saya mendengar Abu Salamah berkata, saya 
mendengar Abu Qatadah berkata, saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


KAA يقو‎ 


bersabda: "Mimpi baik dari Allah sedangkan ihtilam (mimpi buruk) datangnya dari syetan, 
maka apabila salah seorang dari kalian mimpi sesuatu yang dibencinya, hendaknya ia 
menidupkan tiga kali tiaupan ketika bangun, lalu meminta perlindungan dari kejahatannya, 
sebab kejahatan tersebut tidak akan membahayakan dirinya." Abu Salamah berkata, 
"Apabila aku bermimpi sesuatu yang aku merasa lebih berat dari gunung, maka aku tidak 
akan memperdulikannya setelah aku mendengar hadits ini." 


A A, 
222Z la A22 A 22 1A LT 258 A TN 272 2 Af 259 
KIRAAN يز‎ ANE as 


وبر IE gp Ay ES‏ گان رسو LE ye NI‏ اما كير 
SA Ra ah sa WAN gn Jas asi‏ يه A A KANG At ag Las‏ 


A A 2 A A Ai ay 2 AZ 1174 - 
JENIS ابن شهَاب يم‎ Sasa گان‎ SSos 


5307. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi telah menceritakan 
kepada kami Sulaiman dari Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata: "Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hendak tidur, 
maka beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca QUL HUWALLAHU 
AHAD (OS Al Ikhlas 1-4) dan Mu'awidzatain (An Nas dan Al Falag), kemudian beliau 
mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata: Ketika beliau sakit, beliau 
menyuruhku melakukan hal itu." Yunus berkata: aku melihat Ibnu Syihab apabila hendak 
tidur, ia melakukan hal itu juga." 


WA 


talak? Bra HIS PN عَنَا ي‎ jêng Ni NGE AAS AN امو نی‎ 
SA A PES Pasha AL asal AN; الله‎ Jodi KI 
2 TRI IS AN سو‎ KANO ASP PR sia فَاسَتَضَافُو‎ 
Jah MAWI Sua; PLN KAA Sari Hd PE ATM UNS ah 
JAN GA pani قال‎ Si in Keju: Aran Miga Kena 
o daa kah BS RAN TAN وڪ ڻو‎ a 
noe Ainiin Pan Sa فا‎ 
1 جم ايمر‎ Su ina 2 0 3 Pnu AS SUSU lisa 


2 


? 21 1G 2 T Pi عله ر ر ت‎ 2 z ر‎ A 1 ED Ka 
GA AS NA ai srl feá sg LAIN Sasa 


4 


مو JA‏ سول ال صل اه كيهو Sea‏ گرو AS KAS IBAN‏ 


A a 2 

atan ils 
5308. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Sa'id bahwa beberapa orang 
dari sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pergi dalam suatu perjalanan, ketika 
mereka singgah di suatu perkampungan dari perkampungan Arab, mereka meminta supaya 
diberi jamuan, namun penduduk perkampungan itu enggan untuk menjamu mereka, 
ternyata salah seorang dari tokoh mereka tersengat binatang berbisa, mereka sudah 
berusaha menerapinya namun tidak juga memberi manfa'at sama sekali, maka sebagian 
mereka mengatakan; "Sekiranya kalian mendatangi sekelompok laki-laki (sahabat Nabi) yang 
singgah di tempat kalian, semoga saja salah seorang dari mereka ada yang memiliki sesuatu, 
lantas mereka mendatangi para sahabat Nabi sambil berkata; "Wahai orang-orang, 
sesungguhnya pemimpin kami tersengat binatang berbisa, dan kami telah berusaha 
menerapinya dengan segala sesuatu namun tidak juga membuahkan hasil, apakah salah 
seorang dari kalian memiliki sesuatu (sebagai obat)?" Salah seorang sahabat Nabi menjawab; 
"Ya, demi Allah aku akan meruqyahnya (menjampinya), akan tetapi demi Allah, sungguh 
kami tadi meminta kalian supaya menjamu kami, namun kalian enggan menjamu kami, dan 
aku tidak akan meruqyah (menjampinya) sehingga kalian memberikan imbalan kepada 
kami." Lantas penduduk kampung itu menjamu mereka dengan menyediakan beberapa ekor 
kambing, lalu salah satu sahabat Nabi itu pergi dan membaca al hamdulillahi rabbil 'alamin 
(al fatihah) dan meludahkan kepadanya hingga seakan-akan pemimpin mereka terlepas dari 
tali yang membelenggunya dan terbebas dari penyakit yang dapat membinasakannya. Abu 
Sa'id berkata; "Lantas penduduk kampung tersebut memberikan imbalan yang telah mereka 
persiapkan kepada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi yang lain pun berkata; "Bagilah." Namun 
sahabat yang meruqyah berkata; "Jangan dulu sebelum kita menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan memberitahukan apa yang terjadi dan kita akan melihat apa yang beliau 
perintahkan kepada kita." Setelah itu mereka menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan memberitahukannya kepada beliau, beliau bersabda: "Apakah kamu tidak 
tahu bahwa itu adalah ruqyah? Dan kalian telah mendapatkan imbalan darinya, maka 
bagilah dan berilah bagian untukku." 


Bab: Orang yang menjampi mengusap penyakit dengan tangan kanan 


22 Z A Z 
£ 2 Ghe NG GA 20 
ر ص عمس وق‎ KENE 27س‎ Ne See 2 2 & 27 جات‎ 
2 2 4 8 اث ثم “سفن عد‎ 5 
Z Z لخن‎ 1 
4 


A A 5 > 4 5 Z, 52 0 Pd “2‏ وو 26 و 
BASA ej‏ کارا لبي Ng LAT San, [WA‏ سَلم يعو Pran; ao)‏ يه Aninag‏ بیمینه اذھ RAAT‏ 


Raga جر‎ PET AA ا‎ AA an TENG 3 ai هي أذ‎ MN 


22 E ماه 1 ود واد 2 وده‎ 2 
Tan AA ELEGAN AE 


5309. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Sufyan dari Al A'masy dari Muslim dari Masrug dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memintakan 
perlindungan untuk sebagian keluarga beliau, lalu beliau mengusapkan kepadanya dengan 


tangan kanannya sambil berdo'a: "ADZHIBIL BASA ALLAHUMMA RABBAN NAASI WASYFII 
ANTA SYAAFI LAA SYIFAA`A ILLA SYIFAA'UKA SYIFAA'AN LAA YUGHAADIRU SAOAMA 
(Hilangkanlah rasa sakit Ya Allah Rabb manusia, sembuhkanlah sesungguhnya Engkau Dzat 
yang Maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan dari kesembuhan-Mu, yaitu 
kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit)." Lalu aku menceritakan hal ini kepada 
Manshur, maka dia menceritakan kepadaku dari Ibrahim dari Masrug dari Aisyah seperti 
hadits di atas. 


Bab: Wanita menjampi laki-laki 
عن عرو ع عاو‎ RN مو عن‎ PA الك‎ KA na RI SA Kab BAE AS 
Ngan ِيف‎ japa JALAN A5 EM SANG 53 


ERA شمًاك گی‎ ARKA Br PE اکا فت عا ہے‎ Buta 


5310. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi telah menceritakan 
kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 
'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa meniupkan pada diri 
beliau sendiri dengan mu'awwidzat (surat An nas dan Al falag) ketika sakit menjelang 
kematiannya, ketika sakit beliau semakin parah, maka akulah yang meniupkan (dengan 
membacakan mu'awidzat) kepadanya, aku mengusapkan dengan tangan beliau sendiri 
karena berharap keberkahan darinya." Aku bertanya kepada Ibnu Syihab: "Bagaimana cara 
beliau meniup (dengan membaca mu'awidzat)?" dia menjawab: "Yaitu beliau meniupkan 
(dengan membaca mu'awidzat) pada tangannya kemudian beliau mengusapkannya ke wajah 
beliau." 


Bab: Orang yang belum merugyah 


وار 2 


de nge TA» PAS AAL 3 MP و‎ A? 79 0 ر کے‎ 
D. Tram GANG حَدْتْمَامْسَد‎ 


Pada تشع لم‎ 4 Sea pap zi ZA Je baie PKN ضِيّ‎ 


BEN SAN Lia ngae geg ngk mg 

PA P A 2 A و‎ 
(SET a KIWA PAN NAN KANG ANN 
Nera Mia ME LENSA PA Ja AN 


NA 


اعم 


BIA Ci SANG GEN AS Am pe ENG ك‎ T 
HAN PERPE pa CI EN SEA Aaka Ne 


KA 


HENNA 56 AE NANG ka EA INA 


5311. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Hushain 
bin Numair dari Hushain bin Abdurrahman dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui kami lalu beliau 
bersabda: "Telah ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat seorang Nabi lewat 
bersama satu orang, seorang Nabi bersama dua orang saja, seorang Nabi bersama 
sekelompok orang dan seorang Nabi tanpa seorang pun bersamanya. Lalu tiba-tiba 
ditampakkan kepadaku kumpulan manusia yang banyak memenuhi ufuk, aku berharap 
mereka adalah ummatku, namun dikatakan padaku, 'Ini adalah Musa dan kaumnya, lalu di 
katakana pula kepadaku: "Tapi lihatlah di ujung sebelah sana.' Ternyata aku melihat ada 
sekumpulan orang yang sangat banyak, kemudian dikatakan lagi padaku: 'Lihat juga yang 
sebelah sana.' Ternyata aku juga melihat ada sekumpulan orang yang sangat banyak lagi, lalu 
dikatakan padaku, "Ini adalah umatmu, dan bersama mereka ada tujuh puluh ribu orang 
yang akan masuk surga tanpa hisab." Setelah itu orang-orang bubar dan belum sempat ada 
penjelasan kepada mereka, sehingga para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saling 
membicarakan hal itu, mereka berkata: "Adapun kita dilahirkan dalam kesyirikan akan tetapi 
kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mungkin mereka adalah para anak cucu kita." 
Lantas peristiwa tersebut sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau 
bersabda: "Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah bertathayur (menganggap sial 
sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak pernah meminta untuk dirugyah dan tidak mau 
menggunakan Kay (pengobatan dengan besi panas), dan kepada Tuhan merekalah mereka 
bertawakkal." Lalu Ukasyah bin Mihshan berdiri dan berkata: "Apakah aku termasuk di 
antara mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ya." Kemudian yang lainnya berdiri 
lalu bertanya: "Apakah aku juga termasuk di antara mereka?" Beliau menjawab: "Ukasyah 
telah mendahuluimu dalam hal ini." 


Bab: Firasat sial (Thiyarah) 


ea Ei BIA Ss ووت محمد داع تمان نن ر عُمَرَ‎ HAK ba 
ARAHAN 55 AE AH AAA اول‎ LEN ضي‎ 
P 0 5 


5312. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Utsman bin Umar telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari Salim dari 
Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit) tidak ada thiyarah (menganggap 
sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), dan adakalanya kesialan itu terdapat pada tiga hal, 
yaitu: isteri, tempat tinggal dan kendaraan." 


Ao اي‎ GA 


D Mey VEEN PALE 
A NG 2 <? AzA 7? 


قا سیت 


Hrga NA AA Pe Sae 
o 


5313. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bin 
'Utbah bahwa Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada thiyarah (menganggap sial pada sesuatu sehingga tidak jadi beramal) 
dan yang baik adalah Alfa’ lu." Para sahabat bertanya, "wahai Rasulullah apakah Al fa'lu itu?" 
beliau menjawab: "Yaitu kalimat baik yang di dengar oleh salah satu dari kalian." 


Bab: Optimisme (alfa"|) 


BEAN JAE PE Sasi ارا‎ Am AE مُحَمَ‎ Sisa 5 PIA EEA 


BIG ISA NS WAS yeah ala sale LE NGING SAN A 233 56 Sh 


Kea SENANG NIGANG 23 


5314. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Ubaidullah bin 
Abdullah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada thiyarah (menganggap sial pada sesuatu sehingga tidak jadi beramal) 
dan yang baik adalah al fa'lu." Abu Hurairah bertanya, "Apakah al fa'lu itu wahai Rasulullah?" 
beliau menjawab: "Kalimat yang baik yang di dengar oleh salah seorang dari kalian." 


AA GAN ERP MISA iga AAA Sa 


Pa 


SANA NAN IN Kai BARA PENA i 
5315. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan 


penyakit), tidak ada thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), dan yang 
menakjubkanku adalah al fa'lu yang baik yaitu kalimat yang baik." 


Bab: Tak ada hantu (hammah) 


LA‏ عو 


SEE PERASA SN USS LSN MASA SAS 


PANGAN SAN 55 HE قال لا‎ kada : EN Jaga EN AP 


5316. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Hakam telah menceritakan 
kepada kami An Nadir telah mengabarkan kepada kami Isra'il telah mengabarkan kepada 


kami Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit), 
tidak ada thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), tidak ada hammah 
(keyakinan jahiliyah tentang rengkarnasi) dan tidak pula shafar (menganggap bulan shafar 
sebagai bulan haram atau keramat)." 


Bab: Dunia tenung menenung 
a اا‎ ENE ga JEANS SAT Ea دنا‎ 
Gala P Asa PAN seng, PA DA 
صل ئيس‎ Kan Sasa EA EL JAS هي‎ ABA AS AN 


- 
g 1 td 
- 


A- aE Cah i iah sa AE Pass gan a TAM 
daa akeen as jas JANG BEN بولا كَل‎ NAMA 
انالحهَان‎ PSREN] 


5317. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab 
dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
memutuskan perkara antara dua wanita dari Bani Hudzail yang sedang berkelahi, salah 
seorang melempar lawannya dengan batu dan mengenai perutnya padahal ia sedang hamil, 
hingga menyebabkan kematian anak yang dikandungnya. Lalu mereka mengadukan 
peristiwa itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau memutuskan hukuman (bagi 
wanita pembunuh) untuk membayar diyat janin dengan seorang hamba sahaya laki-laki atau 
perempuan, lantas wali wanita yang menanggung (diyat) berkata; "Ya Rasulullah, bagaimana 
saya harus menanggung orang yang belum bisa makan dan minum, bahkan belum bisa 
berbicara ataupun menjerit sama sekali?, tidakkah hal itu dapat dikatagorikan sebagai 
kecelakaan yang tidak dapat dihindari?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya perkara itu seperti perkara paranormal yang membacakan mantera- 
mantera." 


Zas ELN 


assi AGS EE NE AINEET aa 
Sada kagak SA LE إِحَدَاهُمَاالخْرَى بِحَجرِ‎ 
NE الْجَنِين‎ ala KE NASA LAN da2 MEA 
NG SENG ANN Aa ki يي‎ Aa asahan 
Ma ANK a NAN ذلك يُطَلَكَقَالَوَ ول2‎ Jen 5 اسََبَلَ‎ 


5318. Telah menceritakan kepada kami Outaibah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 
Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa salah seorang dari dua orang wanita 


melempar lawannya dengan batu hingga menyebabkan janinnya gugur, lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam memutuskan untuk membayar diyat janin dengan seorang budak baik laki- 
laki maupun perempuan." Dan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah memutuskan mengenai janin yang terbunuh di perut 
ibunya dengan (membayar diyat) seorang hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. 
Lantas orang yang diputusi hukuman berkata: "Bagaimana saya harus menanggung orang 
yang belum bisa makan dan minum, bahkan belum bisa berbicara ataupun menjerit sama 
sekali?, tidakkah hal itu dapat dikatagorikan sebagai kecelakaan yang tidak dapat di hindari?" 
maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya perkara itu seperti 
perkara paranormal (yang membacakan mantera-mantera)." 


PLN AE َا ي بكر‎ na SEN MASA عد اله‎ SS 


ر 


LA 
- 


AAN a للع د تمن الكل وَمَهْر‎ 3 PAT KE ISA AI يمسو‎ 


5319. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits dari Abu 
Mas'ud dia berkata, Nabi shallallahu "alaihi wasallam melarang dari upah hasil penjualan 
anjing, upah pelacuran dan upah dari perdukunan." 


PENA SER SA SALON Sa FH د يو‎ AA USS AN Ea, Es 
Akasa KIS Jo NG AJE 


AH 


Ta SEE SEA 
IS Ká, SU PIR AMI AI NG Abs 2 
ai olga AA يَحْطَفّْهَامِنَلْجِنِي‎ AN سَلَمتَلْكَ ڪلم من‎ R IE SN PG 


A 


KENA PP مين ڪي‎ NA NGE کال‎ JS Sagah Ja 


ng 


5320. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Yahya bin 
'Urwah bin Az Zubair dari Urwah bin Az Zubair dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; 
beberapa orang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai 
paranormal, lalu beliau menjawab: ""Mereka (para dukun) bukanlah apa-apa." Mereka 
berkata: "Wahai Rasulullah! Terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perkataan yang nyata (benar) itu adalah perkataan 
yang dicuri oleh jin, kemudian ia menempatkannya di telinga walinya lalu mereka 
mencampur adukkan bersama kebenaran itu dengan seratus kedustaan." Ali berkata, 
Abdurrazag berkata, lafazh "Perkataan yang nyata (benar) ..." adalah mursal, setelah itu 
sampai kepadaku bahwa lafazh tersebut telah di musnadkan." 


Bab: Sihir 


A 7 7‏ 1 
ر ووو ر و ر NAMA WG Sa BA‏ ےو تر Mag‏ 
Ea‏ او ی ا 2 ور ر ر ر کر ر وگ ھر و وي )وه او وہ ر دي حا 


رَسُو sale SA‏ سگم َيل َيه أن KANG) SAN Jaan‏ يوا 
رسو الله يدو بحيل AN‏ 20 و حتى إذا oB‏ يون 


CAN. 


2 


3 - - و‎ A e 
NA كي و م وو‎ Gt - ARAS A AN LA 21. 2235 2 A ادام‎ a 
قال يَاعَايِشَه اشع ت أن اله أفتاني فِيمَا اسَتَفتَيّته فيه أثاني‎ sasa a) ag 
AZT NA AMAL راس‎ WA GANG GA CAs A دو‎ Kh kana, Pa لس‎ A ر‎ 
Sa 11 WA DAN KA 7 7A 3 13 کا و اء‎ ANT 3 (MA = ANG أو‎ 
7 Sara ل في أي شيَّءٍ قال في مشطومشا ةو‎ AN AI ab AJE saban 


ON KPA a DARA Te 22 اي ر ار و‎ ANG Aoa اعم رر 8 لقي‎ NG 
Beb bala a AI LAGI كال و اَی هو قال ف بر‎ 
an 1 4, 


BALA a 7‏ 1 ا 4 an KAS ANRI‏ 5 72 سام اس ع 
عَايشة ISS Ga SN ella alasan‏ الشيّاطين قلت يَارَسُولَ اللّهأ 


ا 


a d 


N 


Ra -$ asg ل ع‎ WA PA 5 7 برط‎ A 2 ور ص‎ [L PLAZA 223 
KAN plan BE AB aa ÉN E NE Sb a SEN 


2g :‏ 
ر عو AN‏ رام و س ا 4 هم A‏ ما كم 4 ے او flora‏ م ANGGANG RA 2 ZA ° A‏ 
ع ALANG‏ م GANG La GEWE‏ ددم كم MEA‏ 


5321. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Isa bin Yunus dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, "Seorang 
Yahudi dari Bani Zuraig yang bernama Labid bin Al A'sham telah menyihir Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun dibuat 
seakan-akan telah melakukan sesuatu pekerjaan yang beliau tidak kerjakan. Sampai disuatu 
hari -atau suatu malam- beliau berada di sampingku namun beliau tetap berdo'a dan 
berdo'a, kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, apakah kamu telah merasakan bahwa 
Allah telah memberikan fatwa (menghukumi) dengan apa yang telah aku fatwakan 
(hukumi)? Dua orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya 
duduk di atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian salah seorang berkata kepada 
yang satunya: "Menderita sakit apakah laki-laki ini?" temannya menjawab; "Terkena sihir." 
salah satu mala'ikat tersebut bertanya: "Siapakah yang menyihirnya?" temannya menjawab: 
"Labid bin Al A'sham." Malaikat yang satu bertanya, "Dengan benda apakah dia menyihir?" 
temannya menjawab: "Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir dan seludang mayang 
kurma." Salah satu malaikat bertanya: "Di manakah benda itu diletakkan?" temannya 
menjawab: "Di dalam sumur Dzarwan." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mendatanginya bersama beberapa orang sahabatnya, lalu bersabda: "Wahai Aisyah! seakan- 
akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai atau seakan-akan pohon kurmanya 
bagaikan kepala syetan." Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, tidakkah anda 
mengeluarkannya?" beliau menjawab: "Tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku 
dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu." 
Kemudian beliau memerintahkan seseorang membawanya (barang yang dipakai untuk 
menyihir) lalu menguburnya." Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat Abu Usamah dan Abu 


Dlamrah serta Ibnu Abu Az Zinad dari Hisyam. Al Laits dan Ibnu '"Uyainah mengatakan dari 
Hisyam mengenai lafazh "Musth (sisir) " dan "Musyagah (helai rambut yang jatuh karena 
disisir) dikatakana pula "AI Musyathah yaitu helai rambut yang jatuh apabila disisir." 
Sedangkan Musyaggah ialah rambut yang melekat pada sisir tatkala menyisir." 


Bab: Syirik dan sihir adalah dosa besar yang membahayakan 


ر ی ےو ا 2 27/2 LLALA‏ و و ZA‏ و 2 27 ay‏ 1“ ےو Tapi‏ 
حَدَدْنِي gal‏ يز بن عبد اله قال ANA SAS‏ عَنآ ي هر يَرَةَ 


EA áL No wa Pa KAN ang AE رضي‎ 


5322. Telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abdullah dia berkata, telah menceritakan 
kepadaku Sulaiman dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Ghaits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah hal-hal yang 
membinasakan yaitu menyekutukan Allah dan sihr." 


Bab: Apakah sihir bisa diusir? 


LA 


II gik Ji SAN AN SN يول‎ ae 226 سن‎ 6 8 Las مُحَمَّدِقَالَ‎ EA BAE حَدَدْنِي‎ 


ANY A3 ENGGA agan AA SUS peti ara 


4 SOLAR NA ee GAN KA ga 335 AS peda GL Ie 
PE 1 A 2. p VEDAAC ua pad 
أتاني ر جلان‌فقعد‎ ad RASA کارا‎ E ک اکا ہاھا‎ NI WATANG 


JL FLA NG JENENG عند راي ل5 ڪر‎ ISA Ik gal sake ha 


Kana INA حلب مو‎ a LA SEA 


pena TE 


: HASSAN BEN 555 ja EN وَمُشَاقَدْكَالَوَأَئْنَكَالَف جت مةد گر‎ 
WENG Ae A و‎ 14 2 
WAWASAN KAWA JANAH PAG SPN SARA a اس‎ AN S5 


e و‎ 


2 Ara د كر‎ ANT < N4 TAK UK TA NGA 
AN 55 فقد شقان وَأ‎ AK 7555 6 Denai Sa c% NGING b 33 


P 


PX 


عَلَأَحَدِمِنَالنّاسِسَرًا 


5323. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad dia berkata: saya mendengar 
Ibnu 'Uyainah berkata: orang yang pertama kali menceritakan kepada kami adalah Ibnu 
Juraij, dia berkata; telah menceritakan kepadaku keluarga 'Urwah dari 'Urwah, lalu aku 
bertanya kepada Hisyam tentang haditsnya, maka dia menceritakannya kepada kami dari 
Ayahnya dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para isterinya, padahal 
beliau tidak mendatanginya, -Sufyan mengatakan: "Bahwa keadaan seperti ini termasuk sihir 
yang paling berat- kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui 
bahwa Allah telah memberikan fatwa (menghukumi) dengan apa yang telah aku fatwakan 


(hukumi)? Dua orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya 
duduk di atas kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian seorang yang berada di 
kepalaku berkata kepada yang satunya, "Kenapa laki-laki ini?" temannya menjawab: 
"Terkena sihir." salah seorang darinya bertanya: "Siapakah yang menyihirnya?" temannya 
menjawab, "Lubid bin Al A'sham, laki-laki dari Bani Zuraig, seorang munafik dan menjadi 
sekutu orang-orang Yahudi." Salah seorang darinya bertanya: "Dengan benda apakah dia 
menyihir?" temannya menjawab: "Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir." Salah 
seorang darinya bertanya: "Di manakah benda itu diletakkan?" temannya menjawab, "Di 
mayang kurma yang diletakkan di bawah batu dalam sumur Dzarwan." Aisyah berkata: 
"Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mendatangi sumur tersebut hingga beliau 
dapat mengeluarkan barang tersebut, lalu beliau bersabda: "Ini adalah sumur yang 
diperlihatkan padaku, seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon inai dan 
seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala syetan." Abu Hisyam berkata: "apakah beliau 
meminta barangnya dikeluarkan?" Aisyah berkata: Lalu aku bertanya: "Apakah anda tidak 
merugyahnya?" beliau bersabda: "Tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan 
aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu." 


Bab: Sihir 


AK 


a eei Ad NAN ASA AONA ra 


e ماع ڪه‎ 5 AN Jaksa JE) حى‎ < ka gala 


WA‏ وري د ور 


GAIB KES AKA كمهفي‎ REECE Wiky JBS 3 


NG Je SS plane LAI KAN n Kers i Sei KER 
As ريال فيمَاداقا َف مط و‎ le PERAI طَبّهُكَالَلبِيدُبّنُ‎ EL ga 


“ 


Holod GEA éN ie قال ف بعر‎ A a و جف طَلْمَدَدَك‎ 
l Kena Ea اه‎ GEL 15 ARR y 27 266 ALAN #9 
MANA AAN ISA جال‎ SA Ji ہا و‎ LN حاب ل‎ 


ce 3G مي * لاه‎ again an Ia 7 LF O Aa D ور‎ € 
شمان‎ PNG BK ABU ل الله قا خُر جه قال لا‎ PA GE ara Na PA ay NYA 


CN Z LA ا 4 ور‎ Ep 
EN AN kn ia 


5324. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah dia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam disihir hingga seakan-akan beliau mengangan-angan telah berbuat sesuatu, 
padahal beliau tidak melakukannya, hingga ketika beliau berada di sampingku, beliau 
berdo'a kepada Allah dan selalu berdo'a, kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, apakah 
kamu telah merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa (menghukumi) dengan apa 
yang telah aku fatwakan (hukumi)? Jawabku: "Apa itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: 
"Dua orang laki-laki telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas 
kepalaku dan satunya lagi di kakiku. Kemudian salah seorang berkata kepada yang satunya, 
"Menderita sakit apakah laki-laki ini?" temannya menjawab: "Terkena sihir.' salah seorang 


darinya bertanya: "Siapakah yang menyihirnya?" temannya menjawab: "Lubid bin Al A'sham 
seorang Yahudi dari Bani Zuraig." Salah satunya bertanya, "Dengan benda apakah dia 
menyihir?" temannya menjawab, "Dengan rambut yang terjatuh ketika disisir dan seludang 
mayang kurma." Salah seorang darinya bertanya, "Di manakah benda itu di letakkan?" 
temannya menjawab: "Di dalam sumur Dzi Arwan." Kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam mendatangi sumur tersebut bersama beberapa orang sahabatnya, beliau pun 
melihat ke dalam ternyata di dalamnya terdapat pohon kurma, lalu beliau kembali menemui 
'Aisyah bersabda: "Wahai Aisyah! seakan-akan airnya berubah bagaikan rendaman pohon 
inai atau seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala syetan." Aku bertanya: "Wahai 
Rasulullah, tidakkah anda mengeluarkannya?" beliau menjawab: "Tidak, sesungguhnya Allah 
telah menyembuhkanku dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang 
lain dari peristiwa itu." Kemudian beliau memerintahkan seseorang membawanya (barang 
yang dipakai untuk menyihir) lalu menguburnya." 


Bab: Diantara lafadh yang indah terdapat apa yang disebut sihir 


ر ی رو ماس م 7 ور A 2 eg‏ 7 و مو و ان ر ور و |۶ 
حدتما عبد اله بن يو سق أ حبر تا مالك gan LE IE A3 HE‏ رضي CLEAN‏ 


كاعد NGA‏ واا 7 UAS‏ زع NAN‏ اک اك ع A‏ لالع )م ےکر ا م 
Send‏ أو ad NAN SRS)‏ 

5325. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Zaid bin Aslam dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma bahwa dua orang dari 
penduduk Masyrig datang kepadanya, lalu keduanya berkhutbah hingga orang-orang heran 
dengan penjelasannya, lantas Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 


"Sesungguhnya dalam penjelasan (bayan) itu mengandung sihir, atau sesungguhnya 
sebagian bayan (penjelasan) itu mengandung sihir." 


Bab: Berobat dengan kurma ajuwa untuk menghilangkan sihir 


- - 
وء 172 ع ور 


A SUA? Lah ig Tang 27A 2 21 ? ERAAI? 2 ی ا يسو م‎ 
CN قال‎ JBE EÓ عَنَأَبِيهِرَضي‎ NA ناعام‎ ME نَأ خَبرنا هاشم‎ 9 PA SAS علي‎ USS 


5 NA IWANG ga? DEET PEDE aa R, naz EDE 21-44 ب‎ 
KIEN Sa NY gain tah مِتَمَرَاتِعَجُوَةَلمَ‎ RIS 7 laka 5A E a Jo 
Sia SG 
5326. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Marwan telah 
mengabarkan kepada kami Hasyim telah mengabarkan kepada kami 'Amir bin Sa'd dari 
Ayahnya radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa di pagi hari makan beberapa biji kurma 'ajwah setiap harinya, maka tidak akan 
membahayakan terhadap dirinya baik itu racun maupun sihir pada hari itu hingga malam 
hari." Dan yang lain mengatakan tujuh biji kurma." 


Ae Ia و‎ Pn E 
NA ana اشم د کک‎ SS أسَامَةَ‎ SUCA سحا مضو ر‎ USS 


2 


اور وور يرد و و 8 


PRE AS AA aa A PAR Ai الله‎ AI سيعت رسو‎ gas NG AKA 
Pa AN as 


5327. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 
Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Hasyim dia berkata, saya 
mendengar 'Amir bin Sa'd saya mendengar Sa'd radliallahu "anhu berkata: saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa di pagi hari makan tujuh biji 
kurma 'ajwah setiap harinya, maka tidak akan membahayakan terhadap dirinya baik itu 
racun dan juga sihir pada hari itu." 


Bab: Tak ada haammah (burung hantu jelmaan karena kematian seseorang) 


Sasa Ab JIN ba PASS NASA BASA BAE ba‏ عَنَالزُهْرِيَعَ نَأ سَلَمََعَنَأبي 


“ - 


AAA 


E AE Ba a 
, اققا رسو‎ FLA PENS Ja دفي‎ KE Ara شو لاله‎ 


A 


KAN 


BILANG KI Pai 333 Meta P 


e ر سات‎ e 5 - Pa AN 6 52 ر‎ mg لي‎ {22 212 
FÍL NE i a ابو‎ SU بور کو مم رض عل مصځ و‎ Sela asl 
فر‎ ME aa K3 AA bg ANA DAGING 


5328. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu 
Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit) tidak ada shafar 
(menganggap bulan shafar sebagai bulan haram atau keramat) dan tidak pula hammah 
(keyakinan jahiliyah tentang rengkarnasi)." Lalu seorang Arab badui berkata: "Wahai 
Rasulullah, lalu bagimana dengan unta yang ada di padang pasir, seakan-akan (bersih) 
bagaikan gerombolan kijang lalu datang padanya unta berkudis dan bercampur baur 
dengannya sehingga ia menularinya?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lalu 
siapakah yang menulari yang pertama?" Setelah itu Abu Salamah mendengar Abu Hurairah 
mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah (unta) yang sakit 
dicampurbaurkan dengan yang sehat." -sepertinya Abu Hurairah mengingkari hadits yang 
pertama- maka kami bertanya, "Tidakkah anda pernah menceritakan bahwa tidak ada 'adwa 
(keyakinan adanya penularan penyakit)." Lalu dia bicara dengan bahasa Habasyah, maka aku 
tidak pernah melihatnya lupa terhadap hadits selain hadits di atas." 


Bab: Tak ada 'adwa (penyakit menular secara sendiri tanpa campur tangan Allah) 


2 ” Aana’ 


AKA‏ سعيد بن ME GAS 3 SAT AE TANI EDISI JAS‏ ع 


0 ىو‎ EN Gal LA رسو‎ SETELAN 3 PRA Ba 


JÊNG gada JANGAN ga HNSI 


5329. Telah menceritaka kepada kami Sa'id bin 'Ufair dia berkata; telah menceritaka 
kepadaku Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 
Salim bin Abdullah dan Hamzah bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya 
penularan penyakit) tidak ada thiyarah (menganggap sial sesuatu hingga tidak jadi beramal), 
dan adakalanya kesialan itu terdapat pada tiga hal, yaitu; kendaraan, isteri dan tempat 
tinggal." 


ANE IIA او‎ S5 NG JANGE ENY SISA 


7 D 22 


4 ai LA NE ر “و‎ - TA PA رار‎ gk ANG -42 J 
ا‎ Tanya DE A pa دوع كال او‎ KÊN gi gag AN PA a a 


De KIE $ SI é KA, PART EENEN A LAN صل‎ Aye 


wi 
r A A 
TA 


SENI Sia le SI Ra IEKE ضي‎ KEPS 


١ 


NG BA > لَه‎ AA JEK ARA ل أَمَمَالَ‎ a AN Sa AS 


ا 


Jiss EREE AN bo Gadi 
5330. Telah menceritaka kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah menceritaka kepadaku Abu Salamah bin 
Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit)." Abu Salamah 
bin Abdurrahman berkata: saya mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dengan yang 
sehat." Dan dari Az Zuhri dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Sinan bin Abu Sinan Ad 
Du ali bahwa Abu Hurairah radliallahu "anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit) " maka 
seorang Arab badui berdiri dan berkata, "Lalu bagimana dengan unta yang ada di padang 
pasir, seakan-akan (bersih) bagaikan gerombolan kijang lalu datang padanya unta berkudis 
dan bercampur baur dengannya sehingga ia menularinya?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Lalu siapakah yang menulari yang pertama." 


A Pa‏ ص 
eA 2 2 Ed 23 2 2... HA, MK T22 A Poa‏ 
٠.‏ ر حدثتاشعبة قال سيعت NGE‏ مَالِِرَضيّ 


Z 


ا ا مُحَمَّد 


wil < 


IE SS EPRE AL, 


5331. Telah menceritaka kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritaka kepada kami 
Muhammad bin Ja'far telah menceritaka kepada kami Syu'bah dia berkata; saya mendengar 
Oatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit) dan tidak pula thiyarah 
(menganggap sial pada sesuatu sehingga tidak jadi beramal) dan yang menakjubkanku 
adalah al fa'lu." Mereka bertanya: "Apakah al fa'lu itu?" beliau menjawab: "Kalimat yang 
baik." 


Bab: Racun nabi ShollAllahu "alaihi wa Salam sesuai periwayatan Urwah 


A 0 Teka ES‏ > وس و 1 7 يتسدع +1 0 IA:‏ ساف AA z o:‏ وف 
حدننا قتيبه حد SEN‏ سَعِيد age Cena sa sai‏ ا We‏ وآده J‏ 3 خيبر HAN‏ 


ARAN KA Saga. قال رسو لاه صلا‎ kasak ya : an Pera 
z as KE AGA NAPA SAJEN Aah PAN ya 


7 1 


YA Pisa Asas TAES IN EAF GANG LG ga Pai صَادِقِيَ‎ 
Ajis es TEA سكم‎ AE LAI As 


14 


IS ASUS LIY NG II bina عقاو اك‎ Ra siti Bl 


ور و كو ےر 


Ge mg Aan SIS ARA Alas AA وول امرصل‎ Asi 
هلآ‎ N فيب‎ YAN SG pesaka PALA SA 
GIS اد‎ ISA jag MEN) BA 
Naas NGE يخ مِنَكَوَإِنَ‎ JANG SS NN Asas تملح عَلَ‎ 


5332. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Haurairah Bahwa ketika Khaibar ditaklukkan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam diberi hadiah seekor kambing beracun. Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam langsung bersabda: 'Tolong kumpulkanlah orang-orang Yahudi yang ada di 
sini." Maka mereka dikumpulkanlah di hadapan beliau. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Saya akan bertanya kepada kalian tentang sesuatu, apakah kalian akan 
menjawab dengan jujur? ', mereka menjawab; 'Ya, wahai Abu Qasim (Nabi Muhammad 
Shallallahu'alaihi wasallam).' Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 'Siapakah 
ayah kalian? ' Mereka menjawab; 'Ayah kami si fulan.' Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Kalian bohong!, tetapi ayah kalian adalah si fulan.' Mereka menjawab; 
'Baginda benar.' Lalu beliau bersabda kepada mereka: 'Apakah kalian akan jujur jika saya 


tanya tentang sesuatu? ' Mereka menjawab: 'Ya, dan jika kami berbohong niscaya baginda 
mengetahuinya, sebagaimana baginda mengetahui ayah-ayah kami." Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bertanya kepada mereka: 'Siapakah penghuni neraka? ' Mereka menjawab, 
'Kami berada di dalamnya sebentar dan kemudian baginda menggantikan kami di dalamnya.' 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada mereka: Terhinalah kalian di 
dalamnya, demi Allah subhanahu wata'ala kami tidak akan menggantikan kalian di dalamnya 
selamanya." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada mereka: "Apakah 
kalian akan berkata jujur terhadap pertanyaan yang akan kutanyakan kepada kalian?", 
mereka menjawab; Ya. Beliau bersabda: "Apakah kalian membubuhi racun pada (daging) 
kambing tersebut?" Mereka menjawab: "Ya, " beliau bertanya: "Apa yang menyebabkan 
kalian berbuat demikian?" Mereka menjawab: "Kami ingin terbebas jika baginda seorang 
pembohong dan jika baginda benar seorang Nabi maka (racun itu) tidak bakalan mencelakai 
baginda." 


Bab: Minum racun, berobat dengannya 
سْلَيّمَانَكَالَ سيعت د كو ان‎ EA SAS EN GNI هاب‎ BUS AE NA SSS 


27 Goa و سدسم‎ A ل ا سوم 22م و ةو ا‎ a 
وك ماكو خب تنما‎ e 


Z 


e Iu 7 P As 36 


A 


KASI 


5333. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sulaiman dia 
berkata; saya mendengar Dzakwan menceritakan dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjatuhkan diri dari 
gunung, hingga membunuh jiwanya (bunuh diri), maka ia akan jatuh ke neraka jahannam, ia 
kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Barangsiapa menegak racun, hingga 
meninggal dunia, maka racun tersebut akan berada di tangannya, dan ia akan menegaknya 
di neraka jahannam, ia kekal serta abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa 
bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka besi itu akan ada di tangannya, 
dengannya ia akan menghujamkan ke perutnya di neraka jahannam, ia kekal dan abadi di 
dalamnya selama-lamanya." 


Haa SANA St KAWIN SGP Aa Ka NG محمد سلام‎ Gb 


PAS AS ENG NAS sa ya LI AI PAN ي‎ NALA EH 
سحو‎ AN as 


5334. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada 
kami Ahmad bin Basyir Abu Bakar telah mengabarkan kepada kami Hasyim bin Hasyim dia 
berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Amir bin Sa'd dia berkata: saya mendengar Ayahku 


berkata: saya mendengar Rasulullah Shallallahu 'alai wasallam bersabda: "Barangsiapa di 
pagi hari makan tujuh buah kurma 'ajwah, maka pada hari itu racun dan sihir tidak akan 
membahayakan dirinya." 


Bab: Susu Keledai betina 


NA SN AAU LE SA SAHKAN E BAE p$ 


TP 


Ie KITA من‎ en Elsa Na راشتنال ی‎ 


,5 ِو - 


و يم 0 24t‏ 
نتو ضا all‏ 


2 وس 


NASA حَدَدْنِي‎ BEAN NETT SA 


Naga مه‎ 2 As E E E E A 
5355061333 ا ب آَبَوَالَالْإِيِلِكَالَكَدَ كَانَ الْمُسَلِمُونَمَ‎ 
BA SAE AA NUR ANGGE a, 


و 


- 
ra ء۶‎ 


BEAN AN دريس‎ NAN ابن شه اب‎ JELANG 


LA 


CINA MSI IE تی‎ SAM Par BIS ASEAN LA 


5335. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Az Zuhri dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu Tsa'labah Al Khusyani 
radliallahu 'anhu dia berkata: Nabi Shallallahu 'alai wasallam melarang makan setiap 
binatang buas yang bertaring." Az Zuhri mengatakan: "Aku belum mendengar hadits 
tersebut hingga aku tiba di Syam, Al Laits menambahkan, katanya, telah menceritakan 
kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab perawi berkata, lalu aku bertanya kepada Ibnu Syihab: 
"Apakah kita harus berwudlu' atau bolehkah kita meminum susu keledai betina atau 
memakan empedu binatang buas atau meminum kencing unta?" dia menjawab: "Orang- 
orang muslim banyak yang menjadikannya obat, dan mereka menganggap hal itu tidak 
mengapa, adapun susu keledai, maka telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam melarang memakan dagingnya sementara belum sampai kepada 
kami tentang larangan dan perintah meminum susunya, sedangkan empedu binatang buas. 
Ibnu Syihab mengatakan: telah mengabarkan kepadaku Abu Idris Al Khaulani bahwa Abu 
Tsa'labah Al Khusani telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang makan setiap binatang buas yang bertaring." 


Bab: Jika lalat hinggap di bejana 


5 


PA Pai Kane aah KAWA ANANG KANA 


- < 4 


PES ENG E GA) Des AA 33 


7 
1 
sir 2 8 4 Dan ديا‎ AN وق و‎ Lada At 
NG SIG Akan aga Ban SEN An SIN 


5336. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
Ja'far dari 'Utbah bin Muslim mantan budak Bani Taim dari 'Ubaid bin Hunain mantan budak 
Bani Zuraig dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: "Apabila seekor lalat hinggap di tempat minum salah seorang dari kalian, 
hendaknya ia mencelupkan ke dalam minuman tersebut, kemudian membuangnya, karena 
pada salah satu sayapnya terdapat penyakit dan pada sayap lainnya terdapat penawarnya." 


Kitab: Pakaian 


Bab: Firman Allah "Siapa yang mau mengharamkan perhiasan Allah yang Allah 
keluarkan untuk hamba-Nya" 


ر Na (8, NGA‏ واه ر sA‏ 25 ر و (at‏ ج في LA,‏ وام 
mS‏ 


La 


TA Loh ا 27 ر و‎ API -Y AP RU 06 
NE مَنْ جو‎ NYA Aa IE sala ANA AEA 2 A رضي الله‎ 


5337. Telah menceritakan kepadaku Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Nafi' dan Abdullah bin Dinar serta Zaid bin Aslam mereka telah mengabarkan kepadanya 
dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong." 


Bab: Menjulurkan kain bukan karena sombong 


AN رضي‎ dané Gak kakak Poe KAN كدي" 37 وض داز‎ AMA 
KATA YA الله‎ Pas وَبَدُخْيكَاءكم‎ KATANG SEN AA 


An 


ALE GS LAN JERMAN) HI ASIAN AN 
NG A Az 237 X 4 2 


5338. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim bin Abdullah dari 
Ayahnya radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Siapa yang 
menjulurkan pakaiannya (hingga ke bawah mata kaki) dengan sombong, maka Allah tidak 
akan melihatnya pada hari Kiamat kelak." Lalu Abu Bakar berkata; "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya salah satu dari sarungku terkadang turun sendiri, kecuali jika aku selalu 
menjaganya?" lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Engkau bukan termasuk 
orang yang melakukan hal itu karena sombong." 


2 
. 


BILA ANA‏ عن يو ع نَالْحَسَرِعَ RAN ga AN‏ حسمت 


6 


DN Ion NN ola جر دو‎ 23 sab ka Pat De gi N االو‎ 


PA La PA و‎ ja NG I PE ITA buas dns MEN 
5 a PA 4 L4, Z472 
Gás 5 ESA 9231 3 Lari 


5339. Telah menceritakan kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdul A'la 
dari Yunus dari Al Hasan dari Abu Bakrah radliallahu 'anhu dia berkata: "Ketika kami berada 
di samping Nabi shallallahu "alaihi wasallam, tiba-tiba terjadi gerhana Matahari, maka beliau 
segera berdiri menuju masjid, dan menarik pakainnya karena tergesa-gesa hingga tiba 
dimasjid. Lalu orang-orang pun segera berdiri di sisinya dan beliau mengerjakan shalat dua 


rakaat. Setelah matahari terang, beliau berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda: 
"Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang, 
tetapi keduanya merupakan tanda diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Jika kalian melihat 
kedua gerhana tersebut, maka shalatlah dan berdoalah hingga gerhana tersingkap dari 
kalian (nampak kembali)." 


Bab: Menyingsingkan baju 


PA A 


NGGEN NGE‏ روا ع هسم يج و ملاع دو يرم 
sa‏ إِسَحَاقَأ 6 YP‏ حبر ناء alam AN 2 PA Sa AS‏ 


kate 


dya اهلان‎ isé ANE hsa يلالا جَاءَ‎ EH ANG 


N 


2 r 


AA ARUN A3 واب‎ AE 533 PAPER padan siog َر‎ 
aa 


5340. Telah menceritakan kepadaku Ishag telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syumail 
telah mengabarkan kepada kami Umar bin Abu Za'idah telah mengabarkan kepada kami 
'Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya Abu Juhaifah dia berkata: "Lalu aku melihat Bilal datang 
dengan membawa tongkat (berujung runcing) dan menancapkan tongkat tersebut, 
kemudian dia mengumandangkan igamah, setelah itu saya melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam keluar (rumah) dengan menyingsingkan pakaiannya, lalu beliau shalat dua 
raka'at di hadapan tongkat tersebut, dan saya melihat orang-orang dan binatang pun lewat 
di hadapan beliau di belakang tongkat tersebut." 


Bab: Apa yang dibawah kaki adalah bagian neraka 


5 


5 JAAN 2 DEA NA petai 2 "01 E D 


5341. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa menjulurkan kain 
sarungnya hingga dibawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka." 


Bab: Siapa yang menjulurkan kain karena sombong 


A A AA و‎ 


حَدَتْتَاعَبَدَاللَهبََْيُوسُفَأ Bale ENG Pa‏ رشو لشفل 
PRN ea BN yaa í‏ 


5342. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Pada hari kiamat kelak, Allah tidak akan melihat orang yang 
menjulurkan kain sarungnya karena sombong." 


MAYA SENG NIH SALA بز‎ SABEN y 24 MASAI AH 
ya aa مضي في‎ ms dea ana 3 aje KAG وَمَلَّمَأَوَ‎ 


ار KK‏ کر ر ا 
حسف الله به فهو Ai a 54) jasa:‏ 


5343. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad dia berkata; saya mendengar Abu Hurairah 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda atau Abu Qasim shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ketika seorang lelaki berjalan dengan menggunakan jubah yang ia 
kenakan, dan berjalan dengan rasa ta'ajub, lalu ia ditelan (oleh bumi), dan ia akan tetap 
berguncang-guncang (di dalam perut bumi) hingga datang hari kiamat." 


dan en AS ESAI ae سهد بن عقر‎ un 


در صم 


Kaba aa É 363152 ena LN ول‎ 55 la Sa 
EL w 224 مده‎ 4 57, ٠ رض‎ 
شعَيَب عن الرهر ي حَدثنِي‎ a NG يوش‎ YU KAA NANG ANE 


A ور‎ - 3 2 RAW nd 2 
a ا‎ E AI 


d 


sea , الع‎ AN AA سيعت‎ In NAN Ji jai ANAKÉ 


5344. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Al Laits dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari 
Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bahwa Ayahnya telah menceritakan kepadanya bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Katika ada seseorang yang menjulurkan 
kain sarungnya maka dia akan berguncang-guncang (diadzab) di perut bumi hingga 
datangnya hari Kiamat." Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat Yunus dari Az Zuhri namun dia 
tidak merafa'kannya (sanadnya tersambung sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam) 
yaitu dari Syu'aib dari Az Zuhri. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad 
telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir telah mengabarkan kepada kami Ayahku 
dari pamannya Jarir bin Zaid dia berkata: saya pernah bersama Salim bin Abdullah bin Umar 
berada di depan pintunya, lalu dia berkata: saya mendengar bahwa Abu Hurairah 
mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda seperti hadits di atas." 


4 


SIA LENSA is aa SAS‏ بن وتار َل قرسو هو ياي 


radi 


AN رض‎ sS aa فيد اء‎ aki MGG 


ر ووم Da DA A‏ و ر کو رور Tas Ao‏ 
wit‏ يول قال رشو MEN AI‏ َم من جر دو Sisa‏ يَنَظرَ KAIN 35 AIA‏ 


Kory KANA 


sinah FE 211000008 II So ee lis‏ وَرَيَدْبْنْأَسْلمَوَرَيَدُ 
ENG ala AE ANE Penan‏ عن افع aa Gita AE AE‏ 


Ta aa LAI د‎ 


1 3 د 


5345. Telah menceritakan kepada kami Mathar bin Al Fadl telah menceritakan kepada kami 
Syababah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata: saya berjumpa Muharib bin 
Ditsar di atas kudanya, ketika ia datang di tempat untuk memutuskan suatu perkara, lalu aku 
bertanya tentang suatu hadits, maka dia menceritakan kepadaku, katanya: saya mendengar 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa menjulurkan kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan 
melihatnya pada hari Kiamat kelak." Lalu tanyaku kepada Muharib: "Apakah beliau 
menyebutkan kain sarung?" dia menjawab, "Beliau tidak mengkhususkan kain sarung 
ataukah jubah." Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat Jabalah bin Suhaim dan Zaid bin Aslam 
serta Zaid bin Abdullah dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu 'alaihi. Al Laits mengatakan: dari 
Nafi' dari Ibnu Umar seperti itu. Dan diperkuat pula oleh riwayat Musa bin 'Ugbah, Umar bin 
Muhammad dan Oudamah bin Musa dari Salim dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yaitu dengan redaksi: "Barangsiapa menjulurkan pakainnya...." 


SE a Soe تىعَىسَالم‎ AANG AI 


Bab: Sarung yang berumbai-umbai (berjuntai) 


ja 


EU EA NG AG MASA AA 
na AI 3gb AA ARR AE SA رَو‎ 
يك طلاقي‎ PALA حكر‎ YAI LIS SG PAK AE, 


aan Gala 3 bata ا‎ 00 


کی E e ADA E wa Da‏ رسو ل الوص اميه 
Pe 2 4 < A 2‏ 


ANAN, kes Ae pasal LA ل‎ 5 
لە قار د‎ PL Arena PT 


5346. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa Aisyah 
radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Telah datang isteri Rifa'ah 
Al Ourazhi kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, sementara diriku sedang duduk dan Abu 
Bakr ada di sisi beliau. Isteri Rifa'ah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya dahulu 
dibawah naungan Rifa'ah Al Ourazhi, kemudian ia menceraiku sama sekali (talak tiga). 
Kemudian saya menikah dengan Abdur Rahman bin Az Zubair, dan demi Allah wahai 
Rasulullah, tidaklah aku bersamanya melainkan ia tidak memiliki kemampuan kecuali seperti 
ujung pakaian ini." -seraya mengambil ujung jilbabnya, - sementara Khalid bin Sa'id ada di 
depan pintu, belum di izinkan masuk oleh beliau, Aisyah melanjutkan: "Lantas Khalid 
berkata: "Wahai Abu Bakr, tidakkah engkau menahan wanita ini berkata keji dengan apa 


yang ia katakan di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" dan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam hanya tersenyum mendengarnya, kemudian beliau bersabda: "Sepertinya 
dirimu ingin kembali kepada Rifa'ah, Tidak, hingga kamu merasakan kenikmatannya dan ia 
merasakan kenikmatanmu." Maka hal itu menjadi ajaran beliau." 


Bab: Selempang / selendang 


PA 
A وير‎ Gi 


Kook ne A حُسَين‎ 2 PAN REA SEHARI اا‎ 


ai 
PA 


Tadi 
ALA 


CAE Fak paka sak Nabi NGING SURIA 


A Gr 


AN jab Ga pk yy 


5347. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Ali bin 
Husain bahwa Husain bin Ali telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ali radliallahu 'anhu 
berkata; "...lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta jubahnya kemudian beliau pergi 
berjalan, aku dan Zaid bin Haritsah pun turut mengikuti beliau hingga beliau tiba di Ka'bah 
yang di dalamnya ada Hamzah, kemudian beliau meminta izin, dan dia pun mengizinkan 
masuk." 


Bab: Gamis 


AIA NY SNN رضي‎ MEA a NG حا يبه‎ 
KANAN jama PAN LAN A2 pa SABAH FA مابش‎ 


DL IP 


éii JAN PIRAATE AN RA ARE 4 


5348. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Hammad 
dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya: 
"Wahai Rasulullah, pakaian yang bagaimanakah yang tidak boleh dikenakan oleh orang yang 
berihram?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "la tidak boleh memakai jubah, 
celana panjang, baju panjang yang bertutup kepala, dan tidak memakai sepatu kecuali bagi 
orang yang tidak mendapatkan dua sandal, hendaknya ia memotongnya hingga dibawah 
kedua mata kaki." 


AH NGGEN Ge BAE ana ea iahh MEA akas ANDANG 
2 Z rA ور‎ e EE AN MAA J AA 
KES njana PA tadi K SEA Ina 


> LA 


TAG TA ر‎ A مام و مه ر کر‎ [372 
Peran يقه و‎ nn 
5349. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah dari 'Amru dia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma 


berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendatangi kuburan Abdullah bin Ubay 
setelah ia dikuburkan, beliau kemudian menyuruh untuk mengeluarkannya, lalu diletakkan 


di atas lututnya, beliau kemudian meniup sedikit air liurnya dan memakaikan bajunya." 
Wallahhu Ta'ala A'lam. 


WEB BUYER BE اله قال ا خرن‎ AI KAA 
8 ا‎ e Ge ور + % ساس سر‎ 5 
Je AAS الله أعَطنِي قميصَك أ‎ ru ga ú Jo Pare EA E 


Sel gre 


P ل‎ 12 PÉRET ci IÉ Gama NS AJA YA sets 
Al BASA gak SAN Ha: BA [ الْمُنَافْقَينَقَقَالَ‎ BASA II Lu 


Kawan | NA Sa gelas 


z 


r 


LN A 0 2123 aa -222 ES LAN 
GAJI AE sal nag 
و‎ A xE N 9 SI 

A 


5350. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami Yahya bin 
Sa'id dari 'Ubaidullah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah dia 
berkata; Setelah Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, dan berkata; 'Wahai Rasulullah, berikanlah baju engkau 
kepadaku hingga aku mengkafaninya dengan baju itu, shalatkanlah ia dan mintalah ampunan 
untuknya!" lalu beliau memberikan baju beliau kepadanya. Kemudian beliau bersabda: "Jika 
kalian telah selesai, beritahulah aku." Ketika telah selesai, maka anaknya Abdullah bin Ubay 
memberitahukan kepada beliau, lalu beliau datang untuk menshalatinya. Maka Umar 
menariknya seraya berkata; 'Tidakkah Allah telah melarang engkau untuk menshalatkan 
orang-orang munafik'. Namun beliau membaca ayat: "Mintakanlah ampun untuk mereka 
atau kamu tidak memintakan ampun untuk mereka, sama saja jika kamu memintakan 
ampun untuk mereka sebanyak tujuh puluh kali maka Allah tidak akan mengampuni 
mereka." Lalu turunlah ayat, Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) seorang 
yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya'. Akhirnya 
beliaupun tidak lagi menshalatkan mereka." 


Bab: Saku baju semenjak dada dan lainnya 


سَ و وو 


aé Aa Patra A ae IA AE SA 
Z ا ر‎ ZA PANA LANG و‎ A 
kêba Jaa ek JS Fila sale AA هِرَيْرَةَقَالَضَرَبَرَسُو‎ 


A 


“ga Pak PA GA w A < “| ور 221 و 4 جر‎ 
BSN GILA AS SKS) Ka Keli 
ri 2 bata ل‎ b MA pr ر‎ 


a‏ رص ر 


Pd 2 GA 2 Lap rd “i 22 SG, ر دور‎ 24 Pd 
Kapan a YAAA Gi GAME, تَعْشَى‎ SE اْبَسَطْتٌ‎ 
AE anto js PAR PA ys 


A 


TE E NGANG SI a ba EN سهاو‎ 2115 36 
2 


7 2? - 


LGA at م‎ LANG وري ل ا دده و‎ A D عار‎ Ala a o A o, 
a ia قال‎ RI ريقو‎ Sala BANGKA NA 


5351. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan dari Thawus 
dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam membuat 
perumpamaan orang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah seperti dua orang yang 
memakai dua jubah dari besi, mulai dari payudara (dada) sampai tulang selangka mereka 
berdua. Jika orang tersebut ingin berinfak, maka baju besinya melebar atau bergerak hingga 
menutupi ujung jarinya dan menghilangkan bekas jalannya. Jika orang yang bakhil ingin 
berinfak, baju besinya mengerut, dan setiap baju besi tetap di tempatnya (tidak melebar) 
hingga mengambilnya dengan tulang selangkanya atau dengan lehernya." Abu Hurairah 
berkata: 'Aku menyaksikan bahwa ia melihat Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wa Sallam 
memberi isyarat dengan jari-jarinya dengan melebarkan tameng besi, namun aku melihat 
baju tersebut tidak melebar.' Hadits ini juga diperkuat oleh Ibnu Thawus dari Ayahnya dan 
Abu Az Zinnad dari Al A'raj mengenai dua jubah, sedangkan Hanzhalah mengatakan: aku 
mendengar Thawus saya mendengar Abu Hurairah mengatakan dua jubah, Ja'far bin Hayyan 
mengatakan dari Al A'raj yaitu dua jubah." 


Bab: Siapa yang memakai jubah yang lengannya sempit ketika safar 


TA Aa‏ قيس حفص SN Tee Para) DAS‏ عمش Sji‏ ا الک گال کد 


E Ji APN Pata ANE DI LAN A Cara SN Sa 


LAGI ls 


KAS AR PEN IE SG ant EE san aké GLS el 


مو 


4 
OIL 


Ga ر‎ 3 PAT عي ر‎ S 537 7 25 X 4 
.و‎ Pd A G at w 5 2 ای را من‎ e سەر‎ s |. 0 


5352. Telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Abu Adl Dluha dia berkata; telah menceritakan kepadaku Masruq dia berkata; 
telah menceritakan kepadaku Al Mughirah bin Syu'bah dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pergi untuk suatu kebutuhan, lalu beliau datang dan akupun langsung menemui 
beliau dengan membawa air, kemudian beliau berwudlu', waktu itu beliau sedang 
mengenakan jubah dari Syam, lalu beliau berkumur-kumur dan beristinsyag (memasukkan 
air ke dalam hidung) serta membasuh wajahnya, beliau berusaha mengeluarkan kedua 
tangannya dari kedua lengan bajunya, karena sempit maka beliau mengeluarkan kedua 
tangan beliau melalui bawah jubahnya, lalu beliau membasuh kedua tangan beliau dan 
mengusap kepala beliau serta kedua sepatu beliau." 


Bab: Memakai jubah woll ketika perang 


CiS 


EE IRAN a sa Haus Seni ES SAS ga بو‎ BS 
2 Bal ARA AAU AA Ser MAN AN aa) 


- Prana A 


Dye D : kê 50335 sagr و‎ Jadi A PEP 


JBS A3 SIS 


A 


ےو 


Paal pp NANG 5 JARAN JAN aa AS AG, Paya engan 
aan ne Se MKKS SEK PES 


5353. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 
Zakariya dari 'Amir dari 'Urwah bin Al Mughirah dari Ayahnya radliallahu 'anhu dia berkata, 
"Pada suatu malam saya bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan suatu 
perjalanan, lalu beliau bersabda: "Apakah kamu membawa air?" jawabku: "Ya." Kemudian 
beliau turun dari kendaraannya dan berjalan hingga menjauh dariku di gelapnya malam, 
setelah itu beliau kembali dan akupun menuangkan air dari wadah, kemudian beliau 
membasuh wajahnya dan tangannya, karena beliau mengenakan jubah dari shuf (bulu 
domba) beliau tidak dapat mengeluarkan kedua tangan beliau, akhirnya beliau 
mengeluarkannya dari bawah jubahnya, kemudian beliau membasuh kedua lengannya dan 
mengusap kepalanya, lalu aku jongkok hendak melepas sepatunya, namun beliau bersabda: 
"Biarkanlah, karena aku mengenakan sepatu tersebut dalam kedaan suci." Lalu beliau 
sekedar mengusapnya." 


Bab: Kain yang lengannya sempit dan belakang dibelah berbahan sutera 


A 


Aa Fa EN Kb NENK سي‎ LA AB SAS 


“ 


KH عله ملو ْله‎ ZA 


Lk JENANG sag KEN sa NG Jas لامكال از‎ 3 a 


PN ANA AN TEWAS 


5354. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al Miswar bin Makhramah dia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah membagi-bagikan agbiah (sejenis jubah), namun beliau 
tidak memberi Makhramah sesuatu pun. Makhramah lalu berkata, "Wahai anakku, mari ikut 
kami pergi menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Maka aku pun pergi 
bersamanya. Makhramah berkata, "Masuk dan mintakanlah untukku." Miswar berkata, "Aku 
lalu memintakannya, hingga beliau keluar menemuinya (Makhramah) dengan membawa 
Ouba (sejenis jubah). Beliau bersabda: "Aku sembunyikan ini khusus untukmu." Makhramah 
pun melihat jubah tersebut dan berkata: "Makhramah telah ridla." 


AN 


35 Z A 


AS Ad BA Gia: Faia Fabl dsi Kya 


A 


2 


3 


A 
e LAN 


E لد‎ ag au pan للدعنه انه‎ 
SÁN AN EA, NI ME AAS 


A? AKA 


RPE BAN 


5355. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Ugbah bin 'Amir radliallahu "anhu 


bahwa dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi hadiah baju yang 
terbuat dari kain sutera, lalu beliau mengenakannya untuk shalat, seusai shalat beliau 
melepasnya dengan paksa seakan-akan beliau benci mengenakan baju tersebut, kemudian 
beliau bersabda: "Baju ini tidak layak dipakai oleh orang-orang yang bertakwa." Hadits ini 
juga dikuatkan oleh Abdullah bin Yusuf dari Al Laits, dan yang lainnya juga mengatakan, 
"Farraujun min hariirin (baju yang terbuat dari sutera)." 


Bab: Tudung kepala 
PADA NAGA Tp AA Pee مال ركان‎ NA a Si 
NG BEAN sa KAN nara AN AN sa EME LA 
sa naa nik IBAN i SIN AE Ip السَّرَاوِيلَات وَل‎ 
DANA KIAN لا‎ pensi 


5356. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah, 
pakaian yang bagaimanakah yang dikenakan oleh orang yang berihram?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "la tidak boleh memakai gamis (jubah), surban, 
celana panjang, baju panjang yang bertutup kepala, dan tidak memakai sepatu kecuali bagi 
orang yang tidak mendapatkan dua sandal, hendaknya ia memakai sepatu dan 
memotongnya hingga dibawah kedua mata kaki, dan janganlah kalian mengenakan pakaian 
yang dicampur dengan minyak za'faron dan tidak pula wars (sejenis tumbuhan yang 
berwarna kuning atau kunyit)." 


Bab: Celana 


ane EN صل‎ NE MEA AA IN نمر و عن جار‎ SIA a Aira 


DL DL 


HA en i مَنْكَمْ‎ AAE او‎ ANA SJ Ae ta Arang 


5357. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari 'Amru dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Barangsiapa tidak mendapat sarung (ketika berihram), hendaknya ia 
mengenakan celana panjang, dan siapa yang tidak mendapatkan sandal, hendaknya ia 
mengenakan sepatu." 


KIA ر لقال یار‎ JR BER 3 PISA سی‎ ya SAS 


ISL Sd ekal Ja AKNS Gani ga NG PNG pssi ae 
Z م‎ 2 a 2 P e 724 2 زز‎ PA Tae 2 2 A 
DAN e 55 


4, 
Na 


A5 


5358. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari Abdullah dia berkata, seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai 
Rasulullah, pakaian apakah yang engkau perintahkan untuk kami kenakan ketika berihram?" 
beliau bersabda: "Janganlah kalian mengenakan gamis (jubah), celana panjang, surban, baju 
panjang yang bertutup kepala dan tidak pula sepatu kecuali jika seseorang tidak 
mendapatkan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu di bawah mata kaki, dan janganlah 
kalian mengenakan pakaian yang dicampuri dengan minyak za'faran dan tidak juga wars 
(sejenis tumbuhan yang berwarna kuning atau kunyit)." 


Bab: mantel 


Ae tan êdas AA YEN TEA AN IA AT CEK ap KUTA HE 


ra 


SENG SAN DAN senen Yana 
SANATA Kas ICA Ie MAN GEA فراولا ورو‎ 


5359. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dia berkata; aku mendengar Az Zuhri, dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 
Salim dari Ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Janganlah 
seorang yang berihram mengenakan kain gamis (jubah), surban, celana panjang, baju lengan 
panjang yang bertutup kepala dan tidak pula pakaian yang tercampuri dengan minyak 
za'faran dan wars (sejenis tumbuhan berwarna kuning atau kunyit) serta tidak pula 
mengenakan sepatu, kecuali jika ia tidak mendapatkan sandal, dan harus memotongnya 
lebih rendah dari kedua mata kaki." 


Bab: Cadar 


LA 4 


تيدم و 2 $ 12( م ورو r‏ و 4 2 ا و و ا Ao‏ رور 
لحرو تررك ب ا ل اا تو Yan‏ 


س .2 


قات ها جر کاش إل الْحَبَمَدَمِنَالْمُسَلِمِنَوَتَجَهّرَأَبُوبَكْر مُهَاجِرٌ Alan AA‏ 


A 


LA 


SALA VISI BL PN SENG 


A 


leini EAR A sjui 
C 

نع فحبس | بو ب S‏ 

Se 


BEN ABI AANG KENEN nilon عَلَيَهِوَسَلَملِصحْبَتِهِوَعَلَفَ‎ AN aa) 
56 GA قا ر ع ےار و‎ Pan . : 27 Bp PADAN 2s 
ea A KISI Si JA LAN SIANG 


4 
E 


2 2 42 7 2 Paniai UG Aa 
NGESAHI MPN K3 ANIK ISE E KAA AAA 


A 


X 


Z 
ا رد‎ j < £ 


GI Stm IBI اَذ‎ SENG kaa MAA صل‎ Aas PENARI 


2 2% وده A ANS AG?‏ ۴ ۴ے رار و 0 4 
rae AI SG‏ ك قال ماه اهلك باي أَنْتيَارَسُو SEE‏ 


7 A 


g92 


Jég Na) 


Pn Lt Ain Bia KAA Liang 318 Gia ۶ و ا‎ A < 
Sasa يَارَسُولَاللّوقا فالس قال فخد بابي انت يَارَسول‎ jalal a baa 


LA 


BN AKNG الْجِهَازِوَ م‎ ESA 1433 A SENG A belaja 5 َال ابي صن الع‎ 
04 A DAA D 25 2 2 عع كر و‎ 
ANENG ASLI MI gada SS أو‎ Sula ala Pa ME 


A ANAN LAS Be GA NAH ٠ - لوا‎ 2 gal 
0 


S LA‏ دده 


degian Da ne 3 Sajan PAGE he 
PANEN حو يلط‎ AA Ab aa s6 F3 No; A 2 a به‎ 


MAAN AAL KALA ANE AE akan اي كر‎ PEN AE 
Ke درل‎ A A 
SEN EN Sis A JAS aki Ai PA Ga PAKAI dn 


5360. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, 
"Kaum Muslimin berhijrah ke negeri Habsyah, sementara Abu Bakar tengah mempersiapkan 
dirinya untuk berhijrah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunggulah, dan 
aku berharap supaya diizinkan untuk berhijrah." Lantas Abu Bakar berkata, "Demi ayahku, 
apakah engkau berharap seperti itu?" beliau menjawab: "Ya." Maka Abu Bakr mengurungkan 
dirinya supaya dapat menyertai Nabi shallallahu "alaihi wasallam berhijrah, dia pun memberi 
makan kedua untanya dengan dedaunan selama empat bulan, Urwah berkata, Aisyah 
melanjutkan: "Di waktu menjelang siang, ketika kami sedang duduk-duduk di rumah, tiba- 
tiba seseorang berkata kepada Abu Bakr; "Ini Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ingin bertemu, 
dan beliau datang sambil menutupi sebagian kepala dan wajah beliau, dan beliau tidak 
pernah datang kepada kami di saat-saat seperti itu." Abu Bakr berkata: Demi ayah dan ibuku 
sebagai tebusannya, tidaklah beliau datang di waktu-waktu seperti ini melainkan ada 
sesuatu yang sangat penting." Lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam datang dan meminta 
izin, maka Abu Bakr pun mengizinkannya masuk. Ketika beliau masuk, beliau berkata kepada 
Abu Bakr; "Suruhlah orang-orang yang ada di sini untuk keluar." Abu Bakr menjawab, "Demi 
ayahmu wahai Rasulullah, mereka semua adalah keluarga anda." Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk keluar (hijrah)." Abu Bakr berkata, "Demi ayah dan 
ibuku, apakah aku yang menyertai engkau wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Ya." Abu 
Bakr berkata; "Kalau begitu, demi ayahku, ambillah salah satu tunggangan ini wahai 
Rasulullah." Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Yang terbaik." Aisyah melanjutkan: 
"Lalu kami mempersiapkan untuknya bekal dengan cepat dan sigap, kami membuat untuk 
keduanya Sufroh (tempat membawa makanan untuk musafir) dalam Jirab (bejana tempat 
menaruh perbekalan)." Kemudian Asma' binti Abu Bakr memotong ikat pinggangnya, dan 
mengikatkan ke bejana tersebut. Dari situlah ia dinamai dengan dzatunnithag (yang memiliki 
ikat pinggang). Kemudian, Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam dan Abu Bakr berangkat 
menuju gua di salah satu pegunungan yang dikenal dengan nama Tsur, mereka tinggal di 
sana selama tiga malam. Sementara Abdullah bin Abu Bakr juga ikut menginap bersama 
keduanya, dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan berwawasan tinggi, ketika menjelang 
waktu sahur dia keluar (dari gua) dan berbaur dengan orang-orang Ouraisy Makkah di pagi 
harinya untuk mencari informasi, dan tidaklah seseorang mendengar perkara tersebut 


۴ 


melainkan ia akan menyimpan rahasia tersebut dan datang kepada keduanya untuk 
menyampaikan berita ketika malam telah gelap, sementara 'Amir bin Fuhairah bekas budak 
Abu Bakr sebagai penggembala domba untuk menghilangkan jejak, ia berangkat pada waktu 
Isya' dan bermalam di tempat penggembalaan sampai 'Amir bin Fuhairah datang 
membangunkannya di akhir malam (menjelang subuh), hal itu ia lakukan setiap malam 
hingga berlalu tiga malam." 


Bab: Topi besi 


IM 29 


SEA EA صل‎ ANA عن اذیں ر ضی‎ Ei ANGE NANG i NG 
ىرا سال‎ SS 
5361. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Malik 


dari Az Zuhri dari Anas radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk kota 
Makkah ketika penaklukan kota Makkah dengan mengenakan topi baju besi di kepalanya." 


Bab: Burud, Hibaroh dan Syamlah 


BA بْنِعَبدِاللَّهْنِ أي طَلْحَدَعَ‎ EN َي‎ Ss NGANA 13 Ines 62 S 


بد عله ٠ 57 BA a LA BU LN Sr E a‏ - 5 و 
قال gelas Aan P (es‏ وَعََيَهِبْرَدْمَجْرَاِاُغَلِيظ DNA Bek‏ 


aa 


r 


Be Ita Ny ga NEK Petikan, ودر كا‎ Ce 


4 


SENI AAN INA, SIM ad ASA EPA ya PU peta 


Aa AA aga f ا‎ 


5362. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik dia berkata; 
"Saya berjalan bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam, ketika itu beliau mengenakan 
kain (selimut) Najran yang tebal ujungnya, lalu ada seorang Arab badui (dusun) yang 
menemui beliau. Langsung ditariknya Rasulullah dengan kuat hingga saya melihat 
permukaan bahu beliau membekas lantaran ujung selimut akibat tarikan Arab badui yang 
kasar. Arab badui tersebut berkata; "Wahai Muhammad berikan kepadaku dari harta yang 
diberikan Allah padamu", maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam menoleh kepadanya 
diiringi senyum serta menyuruh salah seorang sahabat untuk memberikan sesuatu 
kepadanya." 


Aa 2 A 


LA م وم2 اه لات ياي‎ A و‎ a ر‎ ZA ور و‎ NGE م‎ 
DNA 24 2 و درم‎ al A? E P3 Pa 
aa PERAN مهي‎ sensus jalan AA 


2 


D AAN ia MA A BAL کشو‎ en 


ANKO کس‎ SSL AI AI aU ARI NA 

AK 24 - ر 7 ر 2 بو‎ 4 bak PIN 5 AK f - MALAK - 22 26, 

Jua Eli ANNA. Jas Wi Ll Pa sé 
AE 


KE SEL A مني‎ 6 SINGA IA 


5363. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dia berkata, "Seorang wanita 
datang sambil membawa selimut bersulam yang ada rendanya. Sahal berkata: Apa kamu 
tahu selimut apakah itu? Abu Hazm menjawab: Ya, ia adalah mantel bertutup kepala yang 
ujungnya berenda. Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah! Aku menenun selimut ini dengan 
tanganku, aku membawanya untuk mengenakannya pada baginda. Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya karena memang membutuhkannya. Lalu beliau 
keluar menemui kami ternyata selimut itu berupa kain sarung, kemudian seseorang dari 
suatu kaum datang menemui beliau dan berkata: "Kenakanlah untukku wahai Rasulullah! 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya." Kemudian beliau duduk di majlis 
sebagaimana yang di kehendaki Allah, lalu pulang. Setelah itu beliau melipat kain tersebut 
dan memberikannya pada orang itu. Orang-orang berkata pada orang itu, "Demi Allah, kau 
berlaku kurang ajar. Kamu telah memintanya dia saat beliau memerlukannya, padahal kau 
tahu beliau tidak pernah menolak seorang peminta pun." Orang itu berkata: "Demi Allah, 
aku tidak memintanya melainkan untuk aku jadikan sebagai kafanku pada saat aku 
meninggal." Sahal berkata, "Maka selimut itu dijadikan kafannya saat ia meninggal." 


AN ii BAE aa, سويد‎ gk E NGANG La بو الان‎ A 
Wis Ka NA A NAK PAR عليه‎ ANA Ja CA AYE 


JANG NIS SA MAN enda ga NENG, PIA 2 3 
Ag IAI, EA ا‎ ji Hanya ا ی‎ 


A 


0 2 YA Zay- ar Kč ER 


5364. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ada satu rombongan dari umatku yang akan masuk surga, jumlah 
mereka tujuh puluh ribu, wajah mereka bersinar seperti rembulan di malam purnama, " lalu 
Ukasyah bin Mihshan Al Asadi mengangkat namirah (semacam kain wool) yang ia kenakan 
seraya berkata; "Wahai Rasulullah, do'akanlah aku agar termasuk dari mereka, " maka beliau 
bersabda: "Ya Allah, jadikanlah ia termasuk dari mereka, " kemudian seorang laki-laki dari 
Anshar bangun dan berkata; "Wahai Rasulullah, do'akanlah aku agar termasuk dari mereka, " 
maka beliau bersabda: "Engkau telah didahului Ukasyah." 


TA‏ و وء 


8 4 7 i 2 r4 5 
SAN ANE NE SN AAS CA gia GSE 
رر‎ N 7 ر‎ se 0 ار و رر‎ 
الحبرة‎ JB 5 الله عليه و سلو أن‎ 
ر‎ - 2 


5365. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah dari Anas, (Qatadah) bertanya kepadanya, "Pakaian apakah yang 
paling disukai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" dia menjawab: "Al hibarah (kain yang 
direnda atau bergaris)." 


اور وير 


P A Pa 4 PEA g2 x وام‎ 4 
? 0. AA NE PA 22 - & 2 MEN. ر‎ Pu) TA? س‎ 57 EAE 
رضي الله عند‎ MU ES آي‎ SAS JUS حَدَذْنِي عبد الت بنا ي الاسْوَدِحَدَتْمَا‎ 


ES 2 2. 5 PA 7 IT AN PRA‏ 2 رورت 
قال wi LM‏ ب إلىا wa‏ صلی اله (LS sêle 2 game‏ الحبرة 
ر رص 
Pa‏ 


5366. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan kepada 
kami Mu'adz dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Oatadah dari Anas bin 
Malik radliallahu "anhu dia berkata: "Pakaian yang paling disukai oleh Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah memakai hibarah (kain yang direnda atau bergaris)." 


yah IA IA A we 
Gi ر “و وو 22 2 دوه‎ PS EA AN A ? 4 م‎ 2 Bo AR, -Ñ م کو‎ 


A LA 


Pa z 5 4 Z% g Pa z 5 4 4 4‏ 
A‏ سل ر a PAZ PAPAN‏ م کے کو LAJU -2 IAA 2 GRA l2? NT‏ وو MN‏ 
عا ر ی ع a‏ صل اله علؤه و ا SN MAA‏ ول اللو صل اله عليه وهم 
مو شر و ر و ر 
جين تۇي سي برجم 


5367. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 
Abdurrahman bin Auf bahwa Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
telah mengabarkan kepadanya bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
meninggal dunia, beliau ditutupi dengan kain hibarah (kain yang direnda atau bergaris). 


Bab: Kain dan Khamisah 


ع و دسم 


ر 2 CETE‏ ر چ a‏ ت LA 2 TAS Aa 2 Z a‏ 08س 2 وده 25 
SS : 5S‏ الل یت عن عقيل عن ابن شهاب قال JAN‏ عبَيّد الله gp‏ عبد الله بر 
SP‏ بن بور يث عن عقيل AN‏ قال | A‏ ني Pada‏ 
و A‏ م AG AAN SNN LA Ah‏ وار سد ا 

Sab ada KAN as san ga d PUG SA E E EEN 


ES - MA 8 5‏ و ر LING | Hn‏ ر LAs‏ مه و 
LN | -‏ م ابره )| شا 2 Padan RI ? > ÊNGG 20 AKS‏ و 3 


La 


و NAN A BEN A BAN‏ ي ر EAE‏ 
2 ر واقبورادبيايبم حدر ما صنعو 


5368. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin 
Abdullah bin 'Utbah bahwa Aisyah dan Abdullah bin Abbas radliallahu 'anhum berkata, 
"Tatkala diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam (penyakit yang 
mengakibatkan kematiannya) maka beliau menutupkan kain di wajahnya, ketika beliau tidak 
bisa keluar maka beliau membuka selimutnya dari wajahnya. Lalu beliau bersabda: "Allah 


melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka 
sebagai masjid." Beliau memberi peringatan atas perbuatan mereka." 


A azaz 2, A 7 76 ر‎ > 26 
- 2 SRA 2 ر من‎ 2 P nA PLAN TAA 23 2 a A 2 2 A NG 
Jeda ês SE ابن شهاب‎ SAS اه بسع‎ LK 
ATIN NG و‎ (TA {7 ee Le <24 af 2 <° س‎ 2124 Te GA ر و‎ 
aa ISI Tas A NANDA Ana سلجف‎ GARA الله صل‎ gang 
Z Z r 


A PA 2 > 27 
ع و سلس‎ 2 æ و‎ 
NG sisi 227 (GA AKA 7 ATAN ANAN MUU - i | E A 
ها .غا‎ . A A ناد‎ N > b, b هد‎ 
جث بن يعدبن‎ Eio EM بحميصي ., ذهإلى جم ` نی اتفاعن ی وا نوی‎ 
p ” a 2 رکا س‎ 3 we - a 2 ب‎ 


PTa ba d 
52 وم 7 س و‎ 
A AE منکن‎ 
PPT akak 


5369. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dia 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat dengan mengenakan pakaian 
bercorak (bergaris atau berbatik), lalu beliau melihat corak tersebut (ketika shalat), seusai 
salam beliau Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: 'Pergilah kalian dengan pakaianku ini 
kepada Abu Jahm, karena ia telah mengganggu shalatku tadi, dan ambilkan untukku baju lain 
yang tidak bercorak atau berbatik milik Abu Jahm bin Hudzaifah bin Ghanim dari Bani 'Adi 
bin Ka'b." 


A - A Ge 


2 2. 2 SANGGA A Z, z 7 > ا و رو‎ A رر‎ A aa 159. 8 PN La tapa 
Call Ea دةقال خْرَ‎ pp PARI ga as حَدنتا إسماعيل‎ Sa مس‎ SS 


.. .. 
Wi 


Ta AA 0 E A كم دو يعي م 9 ر‎ > NAN | A 2 2 

Arga gas صل الله‎ NG رو‎ ja Ml Ungl 1515) ALS عَايِشَهُ‎ 

5370. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il 
telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Humaid bin Hilal dari Abu Burdah dia berkata, 
Aisyah penah mengeluarkan pakaian dan kain sarung yang kasar, lalu dia berkata: "Ruhnya 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diambil ketika beliau mengenakan dua kain ini." 


Bab: Memakai baju tanpa lengan 

1 

ی واي لم و 155 و a‏ 259 چ m‏ کرو و 2 - 2 To‏ 
ANN SAN 4 Pa‏ | وم 7 pa TAN‏ 2ا مةه ALA NA AN‏ 
GEPRE‏ لله عنه لنجى dd‏ لله raga‏ لملا NYA PA JAA‏ تين بعد 


- - 2 Z A 2 g 2 
r 7 - 7 4 w ga Pd 
22 pa E NAN ال‎ PE AE < LA AA 7 AINA 52 SAN 
Konten PE NA ب الو‎ Pb Sesaat جر‎ 
7 1 Er - - 
2 2 


20 ار‎ 27 Li 2u? I8 
a JAN pe شىء يته و بين‎ 


5371. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Khubaib dari Hafsh bin 
'Ashim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melarang (praktek jual beli) dengan system Mulamasah (wajib membeli jika ada pembeli 
yang menyentuh barang penjual) dan Munabadzah (wajib membeli jika ada penjual yang 
melempar dagangannya ke pembeli tanpa memeriksa terlebih dahulu), dan melarang shalat 
(sunnah) setelah subuh hingga matahari meninggi dan shalat setelah Ashar hingga matahari 
terbenam, dan melarang duduk ihtiba' (dengan menekuk kedua lututnya dan menempelkan 


ke dadanya) dengan mengenakan satu kain yang menengadahkan kemaluannya ke langit, 
dan melarang isytimalus shama' (seseorang berselimut dengan bajunya dan tidak 
memberikan celah sedikitpun, hingga jika tersingkap auratnya rawan terbuka). 


BEA NA Da A Aa‏ ا ا 


Ns z Als 2. ng AAA AT 2 AMG 247?‏ ر ر 


WL ÍLY KIL 00 ne KAS E sgiol 
Aó Abi Ms KL Aa e a JE NG JE NS SIB IMAN 
pk BKB لويد قل‎ P MEE 0 NGA KANAAN KEH IS 


54 ع 1 و‎ 2 2 & aa 54 54 54 2. 
Pend BEAN به وهو جال ش‎ JA NAN PIN Bale d 


5372. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami AL 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Amir bin Sa'd 
bahwa Abu Sa'id Al khudri berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam melarang 
mengenakan dua pakaian dan dua transaksi jual beli, melarang mulamasah dan munabadzah 
dalam jual beli, sedangkan mulamasah adalah seseorang yang memegang pakaian orang lain 
pada malam hari atau siang hari dan tidak membalikkannya (memeriksanya) kecuali dengan 
itu, dan Munabadzah ialah seseorang melempar pakaiannya ke orang lain dan sebaliknya, 
lalu terjadilah transaksi jual beli tanpa boleh memeriksa dan juga kerelaan dari dua belah 
ihak. dan melarang mengenakan dua pakaian yaitu isytimalus shama', shama' ialah 
meletakkan (menggantungkan) pakaiannya disalah satu pundaknya dan membuka salah satu 
betisnya tanpa mengenakan pakaian (dalam) lainnya, dan yang lain adalah menutup (seluruh 
badannya) dengan kainnya sambil duduk, sementara kemaluannya tidak mengenakan apa- 
apa." 


Bab: Duduk ihtiba' dengan satu kain 


AAL 21 A 0 - -7 LA 7 „ô KANG A ر ابر و‎ 
titus عل قز‎ NA PL ah PETA PERRE ولا ا ور عله‎ 
PAMA PALA AN sai KE AAL مل‎ gp 


5373. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengenakan dua kain yaitu seseorang 
menutup seluruh badannya dengan kain (sarung) nya sementara kemaluannya tidak ditutupi 
(dengan sesuatu yang lain) dan berselimutkan kain tanpa menutup salah satu dari betisnya, 
dan melarang mulamasah (wajib membeli jika ada pembeli yang menyentuh barang penjual) 
dan Munabadzah (wajib membeli jika ada penjual yang melempar dagangannya ke pembeli 
tanpa memeriksa terlebih dahulu), 


ور 


WE SAE انش هاپ‎ AS An مج‎ MG Bagas : Keia, p 
ARANG EA I PEN dna 

و 7 2 
GAS‏ جلف و ب و اجر ليس ڪل قر Pekan‏ 


5374. Telah menceritakan kepadaku Muhammad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 
Makhlad telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan 
kepadaku Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu "anhu 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang isytimalus shama' (seseorang berselimut 
dengan bajunya dan tidak memberikan celah sedikitpun, hingga jika tersingkap auratnya 
rawan terbuka) dan seseorang yang berselimutkan kain satu lembar tanpa mengenakan 
kemaluannya dengan kain yang lain." 


Bab: Khamisah hitam 


A 


AA و‎ AE a یدن مید ی ف‎ a 
الو‎ (Eni al Gb سام باب‎ a A ENAA bae 
NUN AWE aan nih کال ای‎ a AJ NEK SAS LSG 


rp Lp”) 


ص 


Bad KAG MANGGA Kat NENG و‎ AE 


5375. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Ishag 
bin Sa'id dari ayahnya Sa'id bin Fulan yaitu 'Amru bin Sa'id bin Al 'Ash dari Ummu Khalid binti 
Khalid bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi kain kecil yang ada renda 
suteranya. Lalu beliau bertanya: "Menurut kalian siapa yang paling berhak untuk mendapat 
kain ini?", orang-orang pun diam. Beliau lalu bersabda: "Datangkanlah Ummu Khalid 
kepadaku." Beliau lantas memberikan kain tersebut dan memakaikannya kepadanya. Setelah 
itu beliau bersabda: 'Semoga tahan lama hingga Allah menggantinya dengan yang baru 
(panjang umur).' Beliau kemudian melihat corak berwarna hijau atau kuning yang ada pada 
kain bersulam sutera tersebut, beliau bersabda: "Wahai Ummu Khalid, ini sanah, sanah." 
Sanah adalah perkataan bahasa Habasyah yang berarti bagus." 


3g م ب‎ AL TAINS AG ر‎ 
2 KE نِڪ مناد رضي‎ EN ES كَالَحَدَكْنِي‎ AI AHA HIS 


Z 


Lir 


e TI aaa JAMAK 
Pa a sahi SA ور ور‎ 2 L {22 Lon ا‎ 1 ZALA EE ا ا‎ 000 
gih saé 

5376. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dia berkata; telah 


menceritakan kepadaku Ibnu Abu 'Adi dari Ibnu 'Aun dari Muhammad dari Anas radliallahu 
'anhu dia berkata: Ketika Ummu Sulaim melahirkan, dia berkata kepadaku: "Wahai Anas, 


lihatlah bayi kecil ini, dan jangan sampai ia mendapatkan sesuatu (untuk dimakan) sehingga 
besok pagi kita menemui nabi shallallahu 'alaihi wasallam supaya beliau mentahniknya 
(mengunyahkan buah kurma kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi), keesokan harinya 
aku bersamanya menemui Nabi, ketika itu beliau tengah berada di kebun, beliau 
mengenakan kain yang ada renda suteranya dan tengah membuat tanda pada binatang yang 
diberikan kepada beliau di hari penaklukan kota Makkah." 


Bab: Baju hijau 
BIAN GILA ika عن ع‎ PUJA IE S3 LE AA SS 
KEKE LSN اا ل َه‎ AÉ aa 


“ ST 


00 - 24| oa BA ور 7 2 وء‎ 3 bae is KAM و‎ 
LA 


ماع 


2 A - 


ERE ujud Ku‏ لا ا رای کو ووی اتاد نردوم 
ايدو AAA SAS Aa‏ غو SEE‏ امان Ap EN AN‏ 3 
من یو ين سر 


na ENYA ال يرسو ل‎ 518 e 
35 Wei SAN عَلَيْهوَسَلَمَكَإِنَ‎ PA NAN sgáth yaa تر‎ PBL, 


g “4 
A r 


ZLAZI ر مع 4 - قا‎ {fords z ره ر‎ s A 

TET ARENE EL Bea Naaa دَمَنَعْسَيَلَتَكقَالَوَأْبَصَرَ‎ hap 
2 Taj 0 دم اجو‎ 

SMAN pak DA pt عمین‎ a 


5377. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Abdul Wahhab telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Ikrimah bahwa Rifa'ah 
telah menceraikan isterinya, kemudian isterinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair Al 
Qurdli, Aisyah berkata; "Ketika itu mantan isteri Rifa'ah tengah mengenakan kerudung hijau, 
lalu mantan isteri Rifa'ah mengadukan permasalahannya kepada Aisyah, mantan isteri Rifaah 
memperlihatkan bekas hijau di kulitnya. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang 
-kala itu para wanita membela satu sama lainnya. Kata 'Aisyah 'Sungguh yang kulihat 
padanya, seperti yang ditemui wanita mukminah lainnya, sungguh kulitnya jauh lebih hijau 
dari pada bajunya. Kata Ikrimah, tiba-tiba Abdurrahman datang bersama dua anaknya yang 
di hasilkan bukan dari isteri keduanya (mantan isteri Rifa'ah). Isterinya berkata; "Demi Allah, 
tidaklah aku berdosa ketika bersamanya melainkan karena ia tidak dapat memuaskan 
diriku." Sambil memegang ujung kainnya. Abdurrahman berkata; "Demi Allah, ia dusta wahai 
Rasulullah, sesungguhnya aku dapat memuaskannya, akan tetapi ia berbuat nusyuz 
(membangkang terhadap perintah suami) karena ia hendak kembali kepada Rifa'ah. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seperti itu, maka kamu tidak halal 
bagi Rifa'ah atau tidak sah bagi Rifa'ah hingga ia (suami kedua) merasakan madumu." 
Ikrimah berkata; "Lalu Abdurrahman memperlihatkan kedua anaknya, beliau pun bersabda: 
"Apakah mereka semua anak-anakmu?" Abdurrahman menjawab; "Ya." Beliau bersabda: 
"Demi Allah, ini adalah sesuatu yang kamu sangka? demi Allah, mereka lebih menyerupai 
dengan ayahnya dari pada burung gagak dengan induknya." 


Bab: Baju putih 


222 2 GL 


0 PA و و‎ RAWA 2 ر دو‎ 222% Lo > 3AN ر ر و‎ 
Aa EN AI AAS حَدَنْنَامِسَعَرٌ‎ AIA PA RENA 
KA 4 A 0 KG 0 P 04 2 A و‎ - 
Gik بيض‎ ISU SS aa sala SAE صل‎ JK رايت‎ NG aaa 
Pd و‎ RTECS 

S3,‏ ولا بعد 

5378. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah mengabarkan 
kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Sa'd bin 
Ibrahim dari Ayahnya dari Sa'd dia berkata; saya melihat di samping kanan dan kiri Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam dua orang laki-laki tengah mengenakan pakaian serba putih pada 
waktu perang Uhud, aku tidak pernah melihat sebelum dan sesudahnya." 


- Pa Pa 6 Pai 
FAK و ود در و رده‎ A وده َه‎ 2. ANI A P m2 “9. PIN ba 2 
MSI AA gi EN PU NK GE AN حَدَتْنَاعَبَّدَالوَارثْعَنّ‎ jana SAS 


A 
Lai 


7 
ana و‎ 21244 1225 A ANALI A? LG uf E 
a aab in صل الله‎ EN حدتە قال أتيّت‎ EA ذز ر ضى‎ GG Nasa) 3 
4 1 Z او‎ 
4 


4 رس ب ر ت‎ ING ANG 0200 f < lL ر ودر‎ 3 8 £ 
JASNJAB ELF JA AE taka JG basi ANG sa BA ثوب‎ 


Au Eee NPK Ka Wana كس لح رعو‎ R R و ےر‎ PARA AURA 2 gaa PE Ba 
ذاقال‎ Sa PAR رو‎ Soal EOE TOTS ól قلت‎ 
مور‎ Tn TANG Ai TA ANANG at 2-072 $. g 27 20010 AS ?ت‎ 
AAN نَمو قال لا‎ 3 Seblak Jl pa هذ اعد‎ LGS قال ابو‎ 53 AMARAN 


5379. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Al Husain dari Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dia menceritakan 
kepadanya bahwa Abu Aswad Ad Du'ali telah menceritakan kepadanya bahwa Abu Dzar 
radliallahu 'anhu telah menceritakan kepadanya, dia berkata; "Saya pernah menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam sementara beliau sedang tidur sambil mengenakan baju putih, 
lalu aku datang menemuinya dan beliau pun terbangun, beliau bersabda: "Tidaklah seorang 
hamba yang mengucapkan "LA ILAAHA ILLALLAH" kemudian mati karena itu melainkan ia 
akan masuk surga." Tanyaku selanjutnya; "Walaupun dia berzina dan mencuri?" beliau 
menimpali: "Walaupun dia pernah berzina dan mencuri." Tanyaku lagi; "Walaupun dia 
pernah berzina dan mencuri?" beliau menjawab: "Walaupun dia pernah berzina dan 
mencuri." Tanyaku lagi; 'Walaupun dia pernah berzina dan mencuri?" beliau menjawab: 
"Walaupun dia pernah berzina dan mencuri." -walaupun sepertinya Abu Dzar kurang puas- 
Apabila Abu Dzar menceritakan hal ini, maka dia akan mengatakan; "Walaupun" sepertinya 
Abu Dzar kurang puas. Abu Abdullah mengatakan; "Hal ini jika terjadi ketika seorang hamba 
itu meninggal atau sebelum dia meninggal lalu bertaubat dan menyesali perbuatannya serta 
mengucapkan "LAA ILAAHA ILLALLAH", maka dosa-dosanya akan terampuni." 


Bab: Memakai sutera dan dihamparkan untuk laki-laki 


Puasa SEA JERITAN SISA Ka 


A 


w 


SA MEN SEN) pi ha ALAN AA 
SEN STM KS 


5380. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Oatadah dia berkata: saya mendengar Abu Utsman An Nahdi 
telah datang dengan membawa kitabnya Umar sementara kami waktu itu tengah bersama 
Utbah bin Fargad di Adrabijan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
mengenakan kain sutera kecuali hanya sebatas ini dan ini, dan beliau mengisyaratkan 
dengan kedua jarinya yaitu jari telunjuk dan jari tengah, Abu Utsman mengatakan: 
"Sebagaimana yang kami ketahui yang di maksud itu adalah coraknya atau garis-garis." 


ANU, KA) عُثّْمَانَكَالَ کت‎ gk P 5 AAA 
اه‎ Not MG SEN وَسَلَّمَي علس ال ب‎ AE Ie kitalah 
عن لبر ير و‎ un بادربیجاناں بک و سام‎ 


KAN 9 das A33 paka a 


5381. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Abu Utsman dia berkata: Umar pernah 
mengirim surat kepada kami ketika kami berada di Adribijan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang mengenakan kain sutera kecuali hanya sebatas ini, dan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mengisyarakan dengan kedua jarinya, lalu Zuhair mengangkat jari telunjuk 
dan jari tengahnya." 


AN 5 PN KE عت‎ HS Nai ال غا‎ SS KARI 
يه عن ای )$( عجر ریا‎ 


Len ara ED NAN يد‎ ABIS Las AF aa £ 
ALL Penebar Arisa ANGGE TON JET CE PANEN 


وَالْؤوْسَطى 
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya‏ .5382 
dari At Taimi dari Abu Utsman dia berkata: "Ketika kami tengah bersama Utbah, Umar‏ 
radliallahu "anhu menulis surat kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:‏ 
"Tidaklah seseorang mengenakan kain sutera ketika di dunia, melainkan tidak akan‏ 
dikenakan kepadanya kelak di Akhirat." Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Umar‏ 
telah menceritakan kepada kami Mu'tamir telah menceritakan kepada kami Ayahku telah‏ 
menceritakan kepada kami Abu Utsman kemudian Abu Utsman mengisyaratkan dengan jari‏ 
telunjuknya dan jari tengahnya."‏ 


r‏ م 


pena 7 5 ZB A‏ عا 0 5 ae, DN ANG‏ ر 
دا AN Er AE ag A PEAN‏ أي ليل قال AILE‏ 


0 
.. 
Da 


Ar 


7 و مانا و امال اس CE‏ َس بر و ےو 122 ده 
AANE AT 6b AE‏ مَامُبِهِوَ قال اى ل4 ار Per KAN‏ 
3s 20 > KA‏ من قصه فر ber wld Da‏ 8 نبيته ناته فلم بي 2 لرَسو 


KH : 1 22 NANG PALA i WA PTP 74 Wa 2124% a 
SPN ena ea 332 Aga al pe 4 KPA a 


5383. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dia berkata: "Ketika Hudzaifah berada di negeri 
Mada'in, dia meminta air minum, lalu Dihgan (kepala suku) memberinya air dari tempat 
yang terbuat dari perak, maka Hudzaifah langsung melemparnya sambil berkata, 
"Sesungguhnya aku tidak melemparnya melainkan aku telah melarangnya, namun ia tidak 
juga jera (menggunakan tempat minum dari perak) padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah bersabda: "Emas, perak, kain sutera dan dibaj (campuran kain sutera) 
adalah milik mereka (orang-orang kafir) semasa di dunia, dan untuk kalian di Akhirat." 


RA‏ و 


KAKANG MEN SON GAN AN EA AN يز بن‎ JANGAN iás SEA AS 
ta HA andal D PA 


pa «2 .‏ $ ثرت 
gis‏ خرَة 


5384. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib dia berkata; saya mendengar Anas bin 
Malik, Syu'bah berkata; "Tentang apakah nabi shallallahu 'alaihi wasallam marah?" Anas 
menjawab; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sangat marah sekali, dia melanjutkan; "yaitu 
barangsiapa mengenakan kain sutera di dunia, maka ia tidak akan memakainya di Akhirat 
kelak." 


A 


Z A AA - PN ار‎ 
يقو لقال‎ LES NE ep A3 PA 2 SS 


PENGIN pa gd aa ANA 3 NAGA مر عل‎ 


5385. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Tsabit dia berkata, saya mendengar Ibnu Zubair berkhutbah, katanya, 
"Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Barangsiapa mengenakan kain 
sutera di dunia, maka ia tidak akan memakainya di Akhirat kelak." 


عا وا SIS Kea‏ قتا GA‏ بير قول س معت 
es‏ ا KINI 2 AN daa aka yag‏ الم Ngak‏ خرةوقال 
و pe A‏ 


مَعْمَّر SAS Dena Lan uu IS‏ ني ee, E‏ الست عبد ان 


MAAN focile t -A WE‏ 2 3 - ل و 


A 


1 
al KA 


ع 


5386. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'd telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Dzibyan Khalifah bin Ka'b dia berkata, saya mendengar Ibnu Az Zubair 
berkata: saya mendengar Umar berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"barangsiapa mengenakan kain sutera di dunia, maka tidak akan dikenakan kepadanya di 
Akhirat kelak." Abu Ma'mar mengatakan: telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari 
Yazid, Mu'adzah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ummu 'Amru binti Abdullah 
saya mendengar Abdullah bin Zubair mendengar Umar bahwa dia mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits di atas." 


E بْنِ أبي كثير‎ A SES KENA KAKEN 
; SIS AE cóic Ee Pe 


2 EA E Mn PANAI Kan SEE A 


g - 


E NAN Lilis NGGEN ANG Aa 
ASI ke حَدَّكْنِي‎ gbi D NG 3 NGE NG Sega ا‎ 


5387. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Utsman bin Umar telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Mubarrak dari Yahya bin 
Abu Katsir dari Imran bin Hitthan dia berkata: saya bertanya kepada Aisyah mengenai kain 
sutera, lalu dia berkata; datanglah kepada Ibnu Abbas dan bertanyalah kepadanya, Imran 
berkata, "lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, namun dia menjawab; "Tanyakanlah kepada 
Ibnu Umar, Imran melanjutkan: "Lalu saya bertanya kepada Ibnu Umar, dia menjawab: telah 
mengabarkan kepadaku Abu Hafsh Umar bin AL Khatthab bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Hanya saja yang mengenakan kain sutera di dunia, yaitu orang 
yang tidak mendapatkan bagiannya di akhirat kelak." Maka kataku: "Benar, dan Abu Hafsh 
tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Abdullah bin 
Raja mengatakan: telah menceritakan kepada kami Harb dari Yahya telah menceritakan 
kepadaku Imran lalu dia menceritakan hadits tersebut." 


Bab: Menyentuh sutera dengan tanpa memakai 


ye 


0 9 AN ۴ و و‎ pad 
SEN Wak AN es IG We ad Ala aa a ENE A 


IM 


4 SEN Aa saé zis ZA NU متكت‎ NAD a NA # zi Z 2 


5388. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dari Isra'il dari Abu Ishag dari Al 
Barra’ radliallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam diberi hadiah sepotong 
kain sutera, kamipun memegangnya dan merasa heran dengan kain tersebut, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kalian heran dengan kain ini?" kami 
menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Saputangan Mu'adz di surga lebih bagus dari pada ini." 


Bab: Sutera untuk alas (kasur, hamparan) 


LA 
7 - A 


Penan SR IA 


حُذَيْقَهَرَضِيَ Je a NG NGAEN‏ عليه وسم TEA‏ آنيَةالَهَبِوَالْفِضَدَوَانَ 


nié siise ALA 


5389. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir 
telah menceritakan kepada kami Ayahku dia berkata; saya mendengar Ibnu Abu Najih dari 
Mujahid dari Ibnu Abu Laila dari Hudzaifah radliallahu 'anhu dia berkata; "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang kami minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, beliau 
juga melarang kami makan dari tempat tersebut, memakai kain sutera dan dibaj (kain sutera 
campuran) serta melarang duduk di atas kain tersebut." 


AI 


Bab: Sutera yang diistilahkan Algassi 
SAS NAN BELI EN LUH BN JE MASA SS 


iiis SP Ma la gak: BAN iK ل‎ 2 


Pd 


5390. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa' telah 
menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Barra’ bin 'Azib dia 
berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami mengenakan tirai yang terbuat 
dari sutera dan Oasiy (sutera campuran)." 


Bab: Rukhsah kaum laki-laki memakai sutera karena gatal 


LA 


: TES محمد ا خا و‎ AS 


ا 


kas 7 الع‎ LAN كَالَرَخَصَ‎ Wai AAA 
م‎ 


5391. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Waki' 
telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas dia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberi izin kepada Zubair dan Abdurrahman untuk 
memakai kain sutera karena penyakit gatal yang dideritanya." 


Bab: Sutera untuk wanita 
A 22 9 24 5? 9 Ka A 22 15 2 » 
کا‎ Sa KE ME محمد‎ Bg ng an ES 


BISA JE Ga PAN رضي اله‎ aj 


AA 


jeng ل‎ A 2 سم‎ ١ ارا 24 ا‎ A2 ر‎ a ےو مس اسم‎ 
بين ايِي‎ AA bagi AE PSS SIA pada عَلَيَهِوَسَلَمَ‎ 


5392. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 
Basysyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Abdul Malik bin Maisarah dari Zaid bin Wahb dari Ali bin Abu Thalib radliallahu "anhu dia 
berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberiku sejenis mantel yang bersulam sutera, 
kemudian aku keluar dengan mengenakannya, namun aku melihat kemarahan di wajah 
beliau, maka baju itu kubagikan kepada para saudara-saudara perempuanku." 


ke - 
Da GA +4 1G LAN 1G 


PEN LA کک رضي‎ SEL, PI NG Jana حَدَتْمَامُوسَى‎ 
Vania AAU جُمُعَدَكَالَ‎ 33 SSL ULAR ISI ge IIBE WA 
JG Us 2 Ken Pekara 3 bas akas Ag TN AAN EEA 

WES DAN SELAI NGESUN BEN 


5393. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Juwairiyah dari Nafi' dari Abdullah bahwa Umar radliallahu 'anhu pernah melihat 
sejenis mantel yang bersulam sutera dijual, lalu dia berkata; "Wahai Rasulullah, andaikan 
baginda mau membelinya dan memakainya untuk menemui para utusan ketika berkunjung 
menemui anda atau untuk dikenakan waktu shalat Jum'at." Beliau lalu bersabda: "Yang 
memakai pakaian ini hanyalah mereka yang tidak mendapatkan bagian di akhirat." Hari 
berikutnya beliau memberi Umar sejenis mantel yang terbuat dari sutera, Umar pun protes: 
"Wahai Rasulullah! Anda memberikannya kepadaku padahal anda berujar tidak boleh 
memakainya." Beliau menjawab: "Saya memberikan kepadamu bukan untuk dipakai, tetapi 
agar kamu jual atau kamu berikan kepada istrimu." 


r 


ENTO D GARA AKNG PN EA PA SAS 


rd a 


Selasa F‏ بُوَدَحَر ير سِيراء 


5394. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa dia 
pernah melihat Ummu Kultsum 'alaiha salam puteri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengenakan kain yang bersulam sutera." 


Bab: Pakaian yang biasa dipakai nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 
ÉE EM KANE سي‎ E ب حَدَدُتا ادب ر يَِ‎ PURA SAS 
KANE Ea gali KE JAG NE SRS ANGEN رضي‎ 
nun bé PA NG ja ala IE EL Aa ya 


< ور‎ 2AA 


giak ANA SAN a 5 


“ 
A 
Cs 


33 


امن AE‏ اَذَهَف َي ِم نمور تا و گا يني BE JELEK JA‏ 


عر 


3 EA YAA KA AN وني يصن اليو‎ SO ENAM Sean, 


A 


Fa‏ ر عي ر 722 و 


naa Sa: EK KA ANGALAP AKA GEN TAMAT PPPA KAA 


II BAGAN Ga Ga AJAH 


SEN IA 156 SEGI AS Ngga JE 536‏ و 5 - 333 Se E‏ 5 ودا 
asui ajal ant Kn s JAM aki TAN APA A‏ 


SSS بالشام‎ LAI SE AAN Sala yaa KAN NAN و‎ E 


AS s3 -4A ھا 4 اور ر‎ OL A rrai te. - 4 Da PAPPE SE 
قُلَثُموَمَاهْوَأَجَاءَالْمَسَاوكالَ‎ ÁE As gan Li Lai 


A 


NUN 


Pd ri 


a na EN AA‏ اء جت AE SAN EL‏ كلها ودا 


A 


Jó saé Kapan KE 4 ال ةه‎ LG ل‎ EKA الك ا5ر‎ LAN 


A 
57 - 0 2 z, 2 ےر 2 لم‎ 


Bn EN ANGEL 56 
A A > 


86 و‎ P 2 


Rak 11096 25 3 AK ر‎ ae e - y 
AU GE PA LES SI همهو‎ NE Adaa Aa 


Dep sama ELEGAN 
2 يكو 2 وو من‎ 0 SP 


xA 
- 
7 


r 


IS Sa peni a Pars ag Joh INI gan Ion 


5395. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari 'Ubaid bin Hunain dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma dia berkata: telah setahun lamanya saya hendak bertanya kepada Umar bin 
Khattab tentang dua isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang bersekongkol menentang 
kebijaksanaan beliau, tiba-tiba aku merasa segan kepadanya. Suatu hari, ia singgah di suatu 
tempat, lalu dia masuk ke semak-semak (untuk buang hajat), ketika dia keluar, akupun 
langsung menanyakan hal itu kepadanya, dia menjawab: "Mereka adalah Aisyah dan 
Hafshah." Lalu dia melanjutkan kisahnya: Di masa Jahiliyah dulu, kami tidak pernah mengikut 
sertakan wanita dalam suatu urusan, namun ketika Islam datang, sehingga Allah 
menyebutkan kebenaran peranan mereka atas kami daripada kami tidak mengikut sertakan 
mereka pada urusan kami, suatu ketika terjadi percekcokan antara aku dan istriku yang 
menyebabkan istriku bersikeras kepadaku, maka kukatakan padanya: "Kamu tidak usah ikut 
campur memikirkan urusanku." istriku berkata: "Kamu mengatakan seperti ini! Padahal 
putrimu tengah menyakiti hati Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." kemudian saya pergi 
menemui Hafshah dan bertanya kepadanya: "Sesungguhnya aku memperingatimu, betulkah 
kamu telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya (maksudnya membantah Nabi)? Lalu aku 
pun memperingatkan kepadanya akibat dari menyakiti nabi. Kemudian saya menemui 
Ummu Salamah, dan kuceritakan (kasus tersebut) kepadanya: maka dia berkata kepadaku: 
"Sungguh aneh kamu wahai Umar, kamu telah mencampuri segala urusan sampai kepada 
urusan rumah tangga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para istrinya." perkataan 
(Ummu Salamah) sangat menyinggung perasaanku. Dan saya memiliki seorang sahabat dari 


Anshar, apabila dia tidak hadir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara aku 
hadir, maka aku menemuinya dan memberitahukannya sesuatu yang kudapat dari beliau, 
begitu sebaliknya, bila saya tidak hadir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sedangkan 
dia hadir, maka dia akan menemuiku dan menyampaikan apa yang ia dapat dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika itu kami sedang berjaga-jaga di sekitar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam dari raja Ghassan yang berada di Syam, kami sangat khawatir bila 
raja Ghassan tiba-tiba menyerang kami. Hati kami waktu itu terpusat (pada serangan 
tersebut), tiba-tiba sahabat Ansharku datang sambil berkata: "Telah terjadi suatu perkara 
yang penting!." Aku pun bertanya kepadanya: "apakah perkara itu? Apakah pasukan 
Ghassan telah datang? Dia menjawab: bahkan lebih dari itu, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam telah menceraikan para istri beliau." Maka aku pun datang, dan aku 
mendengarkan tangisan dari kamar-kamar mereka (isteri Nabi) sementara Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tengah berada di suatu ruangan yang dapat naik dengan tangga, dan 
pelayan beliau berada di depan ruangan itu, lalu saya mendatanginya dan berkata, 
"Izinkanlah saya!." Lalu beliau memberi izin, setelah itu saya masuk, tiba-tiba saya melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di atas alas, terlihat jelas bekas tikar pada pinggang 
beliau dan di bawah kepala beliau terdapat bantal kulit yang terbuat dari sabut, sementara 
dekat kepalanya tergantung kulit yang baru disamak. Setelah itu aku sampaikan ucapanku 
terhadap Hafshah dan Ummu Salamah, serta jawaban Ummu Salamah terhadapku, 
mendengar itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum, akhirnya beliau menetap di 
ruangan itu selama dua sembilan hari, setelah itu beliau turun." 


SEL JNE SANG PE Saka AAS HE an Sisi عد الله ر 5 محمد‎ GN 


A 


SARAN AKAN ANIS َيَهِوَسَلَّم مِنَاللَيَلِوَهُوَ‎ PA LA BARA ai 


A 


LL 


KALANG EK MAAN aa قط صو اجب الْحُجُرَاتِ كم من‎ taga iga d GAK 
en في‎ AU me sé ANIG 


5396. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri telah mengabarkan 
kepadaku Hindun binti Al Harits dari Ummu Salamah dia berkata: "Pada suatu malam Nabi 
shallahu'alaihi wa sallam bangun sambil menuturkan, 'Tiada ilah kecuali Allah, fitnah apakah 
yang diturunkan di malam hari? Dan perbendaharaan apakah yang diturunkan pada orang 
yang membangunkan para penghuni kamar, dan berapa banyak orang yang mengenakan 
pakaian di dunia, tapi telanjang di akhirat." 


Bab: Doa untuk yang memakai pakaian baru 


7 
Pad rg 
72 A £ 4 


NINA عَمُر و بْسَعِيدِ بن‎ daa 3 SA Sisa i بو‎ A 
A 
ERAS Ae akan an Mata BISA) Aoa ea, CE 
A 


AAL SA A NEG aga aa تكسو‎ 
BERINAI SAWA إل‎ is Janda a ME a JANI sen Lae 


ع 


Ng 


26 & 4 Als Lung مف‎ 2 AA Pe an A 2 
امَرَأَةمِنَ أهل‎ gn ال‎ CA EA kb CAN CAN BAG PE SE 


METE تا‎ 
5397. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Ishag 
bin Sa'id bin 'Amru bin Sa'id Al 'Ash dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ayahku telah 
menceritakan kepadaku Ummu Khalid binti Khalid dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah diberi baju yang bersulam sutera, lalu beliau bersabda: "Menurut kalian 
siapa yang paling berhak untuk memakai kain ini?", orang-orang pun diam. Beliau lalu 
bersabda: "Datangkanlah Ummu Khalid kepadaku." Beliau lantas memberikan kain tersebut 
dan memakaikannya kepadanya. Setelah itu beliau bersabda: 'Semoga tahan lama hingga 
Allah menggantinya dengan yang baru (panjang umur).' Beliau mengatakannya hingga dua 
kali, lalu beliau melihat corak warna baju itu, sambil menunjukkan tangannya kepadaku 
beliau bersabda: "Wahai Ummu Khalid, ini sanah, wahai Ummu Khalid ini sanah." Sanah 
bagai orang-orang Habasyah bermakna bagus." Ishag mengatakan: telah menceritakan 
kepadaku seorang wanita dari keluargaku bahwa dia pernah melihat Ummu Khalid 
mengenakan pakaian tersebut." 


Bab: Larangan memakai za'faran untuk orang laki-laki 


das GE ALAN AJE ie یز‎ KUS ATUN Ja A AS AA SAS 


GP SN kê 


5398. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Abdul Aziz dari Anas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
seorang laki-laki memakai minyak za'faran. 


Bab: Baju dengan diolesi za'faran 


4 


م A AN AG Pam - 2 2A ZA KANGKO‏ و ر 
TANANAN om kn mika ena SI Sa‏ 
AAE WA AA‏ 


5399. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang orang yang berihram mengenakan pakaian yang diwarnai dengan 
wars (sejenis tanaman yang barbau harum dan berwarna kuning) atau dengan minyak 
za'faran." 


Bab: Baju merah 


: seán PALA KEMANA Mera SS PI SAS 


LA 
Z 2z 


وَسَلَّمَمَرَبُوعَاوَكَرٌ RE GUA PAS As‏ أَحْسَنَمِنَهُ 


5400. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishaq dia mendengar Al Barra" radliallahu 'anhu berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang (tidak tinggi 
dan tidak pendek), saya melihat beliau mengenakan pakaian merah, dan saya tidak pernah 
melihat orang yang lebih bagus dari beliau." 


Bab: Pelana sutera 


AGA? LG me As GA و ول رو ژر و م‎ > MBAH 2 يم وم‎ ah KANG 


A 


K 2263 R FG E ATA rap AZAN 


va 


LA AA ea Sál sea يرو‎ Anin 


5401. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Asy'ats dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Barra' radliallahu "anhu dia 
berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan tujuh perkara diantaranya 
menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang yang bersin. Dan melarang 
tujuh perkara, yaitu memakai kain sutera, dibaj, Oasiy, istabrag, mayasir dan al humr (jenis 
kain sutera yang direnda)." 


Bab: Sandal yang tidak berbulu dan lainnya 


LA 
22-4 A 


PA a 


Gad AKAN AT sae ada 


5402. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Sa'id Abu Maslamah dia berkata: saya bertanya kepada Anas "Apakah 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah shalat dengan menggunakan sandal?" Dia 
menjawab: 'Ya, pernah.' 


FERI سمي الْمَقَرِيَعَنْعْبَيَدِبَنِجُرَ يج‎ MA AR AE SA 
Ji P Ma . SBN رضي‎ 


z7? 


€ ANE 4-4 1 Ka 


KAN, PAS SENJA LAS 5 sen AINI 
KERIS YAN KN 2 EA GONE IBL JAN JET LES BII 
Jeng ANA واو‎ Pela BARAN ا‎ 


2z 


BE ia Aa ka sae Jo NG ASEAN 


A Z, - 
13 - 
21 


خب ارات هار اماف SAHIH Bea ena‏ 


LI Gas تَتَبَعتٌ‎ PEAN 3 LA ISI Pey isyana Ss 
5403. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Sa'id Al 
Maqburi dari 'Ubaid bin Juraij bahwa dia berkata kepada Abdullah bin Umar radliallahu 
'anhuma; "Aku melihatmu mengerjakan empat perkara yang belum pernah kulihat dari para 
sahabatmu melakukan hal itu." Ibnu Umar bertanya; 'Apa perkara itu wahai Ibnu Juraij? ' 
Ibnu Juraij menjawab; 'Aku melihatmu tidak menyentuh rukun kecuali dua rukun yamani, 
aku melihat engkau memakai sandal sibti (yang tidak berbulu), dan aku melihat engkau 
mencelup dengan shufrah (minyak yang terbuat dari campuran kunyit dan yang lainnya), dan 
aku melihat engkau apabila berada di Mekkah orang-orang bertalbiyah apabila melihat hilal 
sementara engkau tidak bertalbiyah hingga hari Tarwiyah (yaitu tanggal delapan Dzul Hijjah). 
Kemudian Abdullah bin Umar berkata kepadanya; 'Adapun rukun, maka sesungguhnya aku 
tidak melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyentuh kecuali dua rukun Yamani, 
adapun sandal sibti (sandal yang tidak berbulu), maka sesungguhnya aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memakai sandal yang tidak berbulu, dan berwudlu dengan 
memakai sandal tersebut maka aku ingin memakainya, adapun shufrah, sesungguhnya aku 
telah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mencelup rambut dengan shufrah, maka 
aku ingin mencelup dengannya, adapun talbiyah, sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bertalbiyah hingga kendaraan beliau berdiri.' 


122 کک‎ E ssl 2 
CE رضي‎ AL ANE Kejang سفآ خو املف‎ Sean 


K2. | 2 7 2 MAYA شل‎ ani ات‎ gya - LAS 
NAE É gahl 5 teen | Ana 


A 


TAK ۶ 


5404. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf; telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang yang berihram mengenakan pakaian 
yang dicelup dengan minyak za'faran atau wars (sejenis tanaman yang barbau harum dan 
berwarna kuning), dan beliau bersabda: "Barangsiapa tidak mendapatkan dua sandal 
hendaknya ia mengenakan sepatu dan dipotong hingga di bawah mata kaki." 


PSA AI‏ سف pb PENA SAS‏ و بن دِينَارٍ عَنجَاير Sh‏ توگ نان گا َي 
A 4 G pa 2 5 PNP EP AP AP 57396‏ ره 2 

TA Ada EN EN NS مَنْكَمْ‎ Aa SALA be LAN قال قال‎ AAN 
ak لان ليلس‎ 


5405. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Amru bin Dinar dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa tidak mendapatkan kain 
sarung, hendaknya ia mengenakan celana panjang, dan barangsiapa tidak mendapatkan 
sandal, hendaknya ia mengenakan sepatu (bagi yang berihram -red)." 


Bab: Memulai dengan sandal yamani 


و دم 2%- 


Bea شع تيفك آي‎ SEA yA شب قال‎ KI Rani 57 E 


A 


45 MES PI PA ea Lê laa : LE LAN Sg aa 


5406. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Asy'ats bin Sulaim saya mendengar 
Ayahku menceritakan dari Masruq dari 'Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menyukai tayamun (mendahulukan yang kanan) ketika bersuci, 
menyisir rambut dan memakai sandal." 


Bab: Melepas sandal kiri 


TEA ي هر ير رضي‎ A AR Mb aa A 
A - 


KEJU AA SE sem ea SNN Jera ALA Je ANG ge 
NG La 


5407. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az 
Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, hendaknya memulai 
dengan yang kanan, dan apabila melepas hendaknya mulai dengan yang kiri, supaya yang 
kanan pertama kali mengenakan sandal dan yang terakhir melepasnya." 


Bab: Tidak boleh berjalan dengan satu sandal 


(Sis‏ عبد Ty OR IE ANE IE un Aan yA‏ الو صل ال 
Ker Kala PSA SSI, 5 PEKA‏ 


5408. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az 
Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian berjalan dengan satu sandal, hendaknya ia 
melepas semua atau memakai semua." 


Bab: Dua tali dalam sandal, dan siapa yang berpendapat satu tali saja 


AN NN NGAPA رضي‎ BS BS AU SAS بن مهال‎ GE Usia 


osd سَلَمَ‎ F 


5409. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas radliallahu 'anhu bahwa 
sandal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki dua utas tali." 


D 
P poas A 


Tan 3 و‎ Et ر را ع 293 و سملم ور‎ 
More SIG A abir Hare GAK ANGE Ee حَدَدْى‎ 
daa SAS LEN 


5410. Telah menceritakan kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Isa bin Thuhman dia berkata; Anas bin Malik keluar 
menemui kami dengan mengenakan sandal yang memiliki dua utas tali, lantas Tsabit Al 
Bunani mengatakan; "Ini adalah sandal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Kubah (tenda) merah dari kulit 


EÉ JNE KA gig HE ENG بنا ي‎ ab Lei HS 
SEA صل‎ gal yee Pan 193 pelayan MANA الور‎ 
iya SENG baa na DA GA AN GARA iyah الوصو‎ 553835 SANG 


A 
ag Pd A 
Pp" par, s $ 


5411. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Umar bin Abu Za`idah dari 'Aun bin Abu Juhaifah dari Ayahnya dia 
berkata; saya menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau tengah berada di 
tenda besar yang terbuat dari kulit, dan saya melihat Bilal tengah mengambilkan tempat air 
wudlu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara orang-orang berlomba-lomba untuk 
mendapatkan bekas wudlu beliau, dan siapa yang mendapatkannya maka ia akan 
membasuhkannya namun bagi yang tidak mendapatkannya, maka ia mengambil dari sisa air 
yang menetes dari temannya." 


ES SI ANE مالكو‎ BENANG PN خوراش شيب‎ KAYU Pi KS 


و 


ASN ala alah ALZA 20000 ا‎ KN AS 
TRY, 3 


5412. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik dan Al Laits mengatakan: 
telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Anas bin Malik radliallahu "anhu dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyuruh seseorang menemui orang-orang Anshar, sementara mereka tengah berkumpul di 
dalam kemah besar yang terbuat dari kulit." 


Bab: Duduk diatas tikar dan semisalnya 


وم 


ر کو وء ر ص aba 2x6‏ ع 
pii‏ محمد نأي بک Laban USS‏ عَنْ MEA dan Haa AS‏ 


Ia AWI ng يس‎ A ka saki ل‎ NGABA JAG Ge saa bê ga) 


Mean, E‏ عليه PAM‏ فَيُصَلُونَ 
La NANG ji a JKEN ae MAL NG A Aas‏ 


A 


Jins Mera is 


5413. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abu Bakr telah menceritakan kepada 
kami Mu'tamir dari 'Ubaidullah dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Salamah bin Abdurrahman 
dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa pada suatu malam Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
pernah membuat sekat (di dalam masjid) dengan tikar lalu shalat di dalamnya, dan 
menghamparkannya di siang hari untuk duduk, ternyata orang-orang berkumpul di sekeliling 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk mengerjakan shalat sebagaimana beliau shalat, 
hingga orang-orang semakin banyak, lalu beliau menghadap (kepada mereka) dan bersabda: 
"Wahai sekalian manusia, beramalah menurut yang kalian sanggupi, sesungguhnya Allah 
tidak akan bosan sehingga kalian merasa bosan, sesungguhnya amalan yang paling dicintai 
Allah adalah yang dikerjakan secara kontinyu walaupun sedikit." 


Bab: Cincin emas 


a 


TS Aa A الل‎ Jo LANG 5 NE بَنَعَازِب رَضِيَ‎ 


aa 5 a 4 PANEN KAEI SAN sp Ap Sa JG 


A A A 


Aaea ki nd ata 6 ار‎ akun 


P 
LA 
- 


Eloa Alaska, SA A IA‏ ع الْجَتايز 59 مب شمیت الْعَاطس 553 لسلا موَإِجَابَةَالدَاعي 
د 243 7 27 5 A‏ 
IP EASE‏ 


5414. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Asy'ats bin Sulaim dia berkata; saya mendengar Mu'awiyah bin 
Suwaid bin Muqarrin berkata; saya mendengar Barra’ bin 'Azib radliallahu 'anhuma berkata: 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami tujuh perkara yaitu melarang mengenakan 
cincin dari emas atau kalung dari emas, memakai kain sutera, istibrag, dibaj, misarah, 
hamra', Oasiy (sejenis kain sutera campuran) dan tempat air dari perak, dan memerintahkan 
kami tujuh perkara, yaitu menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang 
bersin, menjawab salam, memenuhi undangan, menunaikan sumpah dan menolong orang 
yang terzhalimi." 


MEA Ab Sta AAA UN د‎ Aw 


Nagi PENA‏ تصلخام لهب اتو 


5 
A 

و لع ور دمي ادن د P V Gi‏ 

& 9 PENA SN 3 G7 AL 3 


SEE SIS قار‎ PANGENAN 


5415. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Nadir bin Anas 
dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa beliau melarang mengenakan cincin emas. 'Amru mengatakan: Telah 
mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah bahwa dia mendengar Nadir; dia 
mendengar Basyir seperti hadits di atas. 


z3 


PER SAE يَحَيَى‎ ALAN EN ARI 


P 


AA 


ور Gia‏ 
AN NE‏ رضي PELAN‏ رسو ل الله 


IM 


SES بهو‎ AIS Su BAE sg Na sg ARAI 
133 5 31853 RIVES 


5416. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah dia berkata; telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah radliallahu 
'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat cincin dari emas dan 
menghadapkan mata cincinnya ke arah telapak tangan, orang-orang lalu ikut memakai cincin 
hingga Nabi shallallahu "alaihi wasallam membuang cincin tersebut dan membuat dari 
perak." 


Bab: Cincin perak 


A - 
LIPI 2,72 No 7 و‎ GA ر كيم‎ -4 EE م وو‎ 2 5 Pap 


LA 
£ 


E ne aan 29 Par PAEA و‎ 


Kse iss eta A Mp as jasa 


A 


عو 


Aru AA A aa ga 
ERES AKA IN GAWEA مدو‎ ES 


5417. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan 86 kami Abu 
Usamah telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah membuat cincin dari emas 
atau perak, dan menghadapkan mata cincinnya di telapak tangan serta mengukirnya dengan 
tulisan "Muhammad Rasulullah", maka orang-orang pun membuat seperti itu juga, ketika 
beliau mengetahui orang-orang membuatnya, maka beliau langsung melempar cincin 
tersebut sambil bersabda: "Saya tidak akan memakainya selama-lamanya." Setelah itu beliau 
membuatnya dari perak dan orang-orang pun ikut membuat cincin dari perak, Ibnu Umar 
mengatakan, "Cincin itu dipakai oleh Abu Bakr setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
kemudian Umar dan Utsman, sehingga Utsman menjatuhkannya di sumur Aris. 


KA رضي‎ FE AE en HA ES Lg ممه عق‎ AA En 


PA 


SANA KA AYEM A ANA, SA Asa ja GEA SNI 2335 قال‎ 
Ad, Z 
pa 

5418. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin 
Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah memakai cincin emas, kemudian beliau membuangnya sambil bersabda: 


"Saya tidak akan memakainya lagi selama-lamanya." Maka orang-orang pun ikut membuang 
cincin yang mereka kenakan. 


P a susah pena ا‎ ahei e 


sE 
+ عورم‎ AA 


PEN ENG حَائَمَُقَطَرَ‎ ka A TAI Ag BAS 


FAT v 222 اء‎ AE AN a كمع‎ pa 272 2 
EV SAN AJE Ae S PAKA Haa Ala 


ra Ed 


ASA 


G3) 


5419. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu bahwa dia pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memakai 
cincin perak di tangannya selama satu hari, kemudian orang-orang pun ikut membuat cincin 
dari perak dan memakainya, lalu Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pun membuang 
cincin tersebut dan orang-orang pun ikut membuang cincin yang mereka kenakan." Hadits 
ini juga diperkuat dengan riwayat Ibrahim bin Sa'd, Ziyad dan Syu'aib dari Az Zuhri. Ibnu 
Musafir mengatakan: dari Az Zuhri bahwa pendapatku itu adalah cincin yang terbuat dari 
perak." 


Bab: Mata cincin 


tagar 115 TE 2 KA 25 7 2 222% ر ر‎ 
Aga BILA Ja MAN SA Bai عَبّداناً‎ EES 


r WAN 


SAN AÍ Saga p AE JB JA bi IN MTI SKA 


- ر ا ور‎ A A 7 f6 CA EA UTS 
WES ii AI قدصو او امو‎ HN قال‎ 


5420. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah mengabarkan kepada kami Humaid dia berkata, Anas pernah ditanya, "Apakah 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat (mengenakan) cincin?” Dia menjawab: 
'Beliau pernah mengakhirkan shalat Isya' sampai menjelang tengah malam, kemudian beliau 
menemui kami, seakan-akan saya melihat kilauan cincin beliau, beliau bersabda: “Orang- 


orang telah melaksanakan shalat dan tidur, sementara kalian senantiasa dalam keadaan 
shalat selagi kalian menunggu shalat." 


PA 
Z و دسا‎ La 


KAPAN صل‎ SANGE رضي‎ SAS aa قال سمت‎ aa ai GS SS 
GÊNGE ميد سي‎ SL AI قال يى‎ SAS sasé d 23 
Pa 


5421. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Mu'tamir dia 
berkata: saya mendengar Humaid bercerita dari Anas radliallahu "anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memiliki cincin yang terbuat dari perak sedangkan batu cincinnya 
dari perak juga." Yahya bin Ayyub mengatakan: telah menceritakan kepadaku Humaid dia 
mendengar Anas dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


Bab: Cincin besi 


TAAT AAA HE عبد از يز ب اي ازم‎ SAS عبد اهي مَس مه‎ Sis 
قَلَمَاطَالَ‎ 2 ASN Pen أَهَبُ هَبْمَفْسِي‎ bin ETAN PUAN 


1 


NG DR aa e GE MANA last جُلرَوَ‎ ISA 


ME ANAN PIN LA EN ISA 


Os 


asas : gh KAG عَلَيّهإِرَارُ مَاعَلَيّهِرِدَاءْقَقَالَأ‎ aké pan MEN 
TASYA A3 KADANG PAGE NA TEA NANA Bn 
YAN 31535 si LAPA TEN LAS ga ka AA EN 
o Tipao AJE sie 


5422. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari Ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata, 
seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan berkata: "Saya datang 
kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan 
menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata: "Wahai 
Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu 
mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? ' Laki-laki itu menjawab: "Tidak." 
Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu." Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia 
kembali dan berkata, 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 
'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi." Kemudian laki-laki itu pergi, 
tidak berapa lama dia kembali sambil berkata, 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin 
dari besi." -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 
'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: Vika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa- 
apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki- 
laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, 
lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki 
tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an? ' Laki-laki itu 
menjawab, 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini." Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan 
kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Our'an.' 


Bab: Ukiran cincin 


AK LA 


ah نوعلاو ي‎ NA AG حذكتائر‎ ANG 


r sh 


oo EATE- PEETA seán já 
FN AAA D : ETEENI 


Xa 


KA A zis? KAA A بو بيص أو يِبَصِيِصٍ‎ 


5423. Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 
'anhu bahwa Nabiyullah shallallahu "alaihi wasallam hendak menulis surat kepada pemuka 
kaum atau sekelompok orang asing, lantas diberitahukan kepada beliau: "Sesungguhnya 
mereka tidak akan menerima surat anda kecuali jika surat tersebut dibubuhi stempel, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membuat stempel (cincin) dari perak yang diukir dengan 
tulisan 'Muhammad Rasulullah', seolah-olah saya melihat kilauan atau kilatan cincin berada 
di jari tangan Nabi shallallahu "alaihi wasallam atau di telapak tangan beliau." 


Trg AG 8,‏ ورو ا و و b‏ 2 واه م واه 7 LAS‏ 
JASA at‏ اخدناعئة لبن سو AE‏ كارع خاب حمر AA Gen‏ 
2 ر oea‏ رر a a‏ و ر ا ۰ر GC‏ ر رو 2 . 1 c‏ 

KE‏ رسو EA JS ANG‏ حَاتَمَامِنَوَرِقَوَ کا Gulat Ant‏ گان 


: 3 
ا La‏ ر .. 


TAAT 
5424. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah bin Numair dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat cincin dari perak, cincin 
tersebut masih berada di tangan beliau, setelah (beliau meninggal) cincin tersebut pindah ke 
tangan Abu Bakr, lalu setelah Abu Bakr pindah ke tangan Umar, setelah Umar pindah ke 
tangan Utsman hingga setelah itu Utsman menjatuhkannya di sumur Aris, cincin itu 
bertuliskan 'Muhammad Rasulullah'." 


BIA SANA AN RN Saga 


Bab: Cincin di jari manis 


EL أذ رضي‎ EP NE MEN DS a jaka PNS 


2 


MEA laka 1 HE EE POA AVAA ETEN VEER AAE IA 
P ل‎ => 


rama 
EE An Pa P~ 7 8 
يقهفي خِنْصَرِه‎ SGP 


5425. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas radliallahu "anhu 
dia berkata: "Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah membuat cincin, lalu beliau bersabda: 
'Sesungguhnya kami telah membuat cincin yang kami ukir dengan suatu tulisan, maka 
janganlah salah seorang dari kalian mengukir seperti itu.' Anas melanjutkan: "Sungguh saya 
pernah melihat kilatan dari cincin tersebut berada di jari manis beliau.' 


Bab: Memakai setempel untuk surat 


NABA DAHA tt KEN Ge NA GN NGÊS ا ي إيَاسِ‎ 
AE SENENG jaat NGANG موا‎ ANE Jabar DI aan KN 


ai 


ESA NING AAA مف ةو‎ 


5426. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dia berkata: "Ketika Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam hendak menulis surat ke raja Romawi, maka diberitahukan 
kepada beliau: "Sesungguhnya mereka tidak akan mau membaca surat anda karena tidak ada 
stempel.' Setelah itu beliau membuat cincin (stempel) yang terbuat dari perak dan 
mengukirnya dengan tulisan "Muhammad Rasulullah' seakan-akan saya melihat putihnya 
(cahaya) dari tangan beliau." 


Bab: Memasang mata cincin dalam telapak tangan 


A 


aka Sas ALANA يَرِيَدُعَنْمَافع أَمَعْبَدَ‎ PISA سی‎ ya SAS 
حو اتم من ده تعن دون‎ ANGGA bas Ja Sonia ME ABA 


hasó ail‏ م aka SELANG peram LI Iae NGANG‏ كال جو نري 
aah TENO a ai;‏ 


5427. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' bahwa Abdullah pernah menceritakan kepadanya bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat cincin dari emas, dan menghadapkan mata 
cincinnya ke telapak tangan beliau apabila beliau mengenakannya, maka orang-orang pun 
ramai membuat cincin dari emas, lalu beliau naik mimbar, setelah memuji Allah dan 
menyanjung-Nya beliau bersabda: "Sesungguhnya saya telah membuat cincin dari emas, dan 


ر 


sungguh saat ini saya tidak akan mengenakannya." Maka orang-orang pun membuang cincin 
mereka. Juwairiyah mengatakan, 'Aku tidak mengira lagi kecuali Nafi' mengatakan, 'Beliau 
mengenakannya di tangan kanan beliau." 


Bab: Ucapan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ; Tak boleh ada ukiran pada ukiran 
cincinnya 


م 5375 


2 e 57 2 a 119 98, م‎ 
BIS MN en an 


Sad 


MEA NG فة ندر سول الَو‎ AAS itaas ó ia كيه‎ Ade 


PA 
رع‎ Id 


a AG a gt. 
شه‎ TES IAI NGANG ya aa 353 


5428. Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat cincin dari perak dan mengukirnya dengan 
tulisan "Muhammad Rasulullah" kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya saya telah 
membuat cincin dari perak dan telah kuukir dengan tulisan 'Muhammad Rasulullah' maka 
janganlah kalian mengukir dengan ukiran seperti itu." 


Bab: Apakah ukiran cincin dengan tiga garis? 


2 236 2 AG KA و ا ر‎ 0 0 MEI PEN 21A 2 
PLAN رضي‎ AN as a يقال‎ L Áe, SA 


SANG E A R Ja YG AH Ja GA AS MAN 


Jeg Wé ALS EN ABE SEE EN عد الهو راک‎ 


< g 7 


PE Mn A اللو‎ 


ee AEE AK. 257 


BEN NE a NYA قال قا‎ bak ban cas SAI ر ج‎ kisa 


5429. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah Al Anshari dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Ayahku dari Tsumamah dari Anas bahwa ketika Abu Bakr diangkat 
menjadi Khalifah dia menulis surat kepadanya (tentang zakat) sedangkan ukiran pada cincin 
tersebut terdapat tiga baris, baris pertama bertuliskan Muhammad, baris kedua bertuliskan 
Rasul dan dibaris ketiga bertuliskan Allah, " Abu Abdullah mengatakan; "Sedangkan Ahmad 
menambahkan kepadaku telah menceritakan kepada kami Al Anshari dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Ayahku dari Tsumamah dari Anas dia berkata; "Cincin Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berada di tangan beliau, lalu di tangan Abu Bakr, lalu di tangan 
Umar, ketika berada di tangan Utsman, dia duduk-duduk di dekat sumur Aris (Anas) 
melanjutkan; 'Lalu dia mengeluarkan cincin tersebut (dari tangannya) dan 
mempermainkannya, tiba-tiba cincin tersebut terjatuh ke dalam sumur, lalu kami berusaha 
mencarinya bersama Utsman selama tiga hari, dengan mengeluarkan air sumur tersebut 
sedikit demi sedikit, namun tidak juga menemukannya.' 


Bab: Cincin untuk perempuan 


LA 7 


EN HPA LENGAN AHA ca Pu‏ رضي اله 
As ARED‏ ا ap‏ و و un‏ كر ےر ٥‏ و AN‏ ار“ AAL b Gg‏ ور 2 
el‏ الله JS ia‏ الخطبَة قال BIANI NE gal‏ 


Pd 
4 2014 


oa 57 LN م ل‎ A WA الم وا ص‎ Ce 5 ور‎ No 2 


2 


5430. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Juraij telah mengabarkan kepada kami Al Hasan bin Muslim dari Thawus dari Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma: "Saya pernah mengikuti shalat led bersama Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, beliau mengerjakan shalat sebelum berkhutbah." Abu Abdullah berkata: Ibnu 
Wahb menambahkan dari Ibnu Juraij: 'Kemudian beliau menemui para wanita, lantas para 
wanita segera melempar cincin mereka baik yang kecil maupun yang besar ke kainnya Bilal.' 


Bab: Kalung dan wewangian yang dikalungkan 


3G Aa G2 No 2 7 و 2 وى‎ Z on £ 2w - 5 تيب ور‎ LL A و‎ 44 
بن جِبَيرٍ عن ابن عباس رضي الله‎ Kab بن ثابت‎ AE EASY محمد بن ع‎ SAS 
وام م‎ w 2 0 Z 4 
PAWAI KB 27 4 54 وه‎ 24.227 - PRA Loe Ne ار و‎ -A 0 P D AS 32 
Pd - عور َو و‎ 2 7 Luna 4 - Ad KA 
Gae PLAN BELLA, AG 
A 


5431. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia 
berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk mengerjakn shalat led, kemudian 
beliau shalat dua raka'at, tidak shalat baik sebelum dan sesudahnya, setelah itu beliau 
mendatangi para wanita dan memerintahkan mereka untuk bersedekah, hingga para wanita 
ramai-ramai menyedekahkan anting dan kalung mereka." 


Bab: Meminjam cincin 
REA l7 1 رهم > اوه وکر ريم وء‎ A, 76 Ee ا‎ 
CE gn AIA ES SA a AN SAS 
AN a 2 ا‎ 21 ٠. رار‎ 21-44 20 E a ÊNGG ع د‎ 1 2. 
ت الصّلاة‎ ari PAUN Jasa صل‎ EA SE AR قال‎ 
an 
AA, TINK gE, Aa?a IA كد كم ار‎ Ae A An 4 
MEA صل‎ ad 325 35 ge) NE يدو امَاءَفص لۇ اوھ على‎ GS ss EA 


[A 


PA EAA 2 E ا‎ F AAA RATA KE 
من أسماء‎ Abay ن نمر عن هھ شام عن بيد عن‎ AN 


5432. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
'Abdah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Ayahnya dari Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata: "Kalung Asma’ pernah hilang, lalu Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus beberapa orang laki-laki untuk mencarinya, sementara waktu shalat 
telah tiba sedangkan mereka tidak ada yang membawa air untuk berwudlu', lantas mereka 
mengerjakan shalat tanpa berwudlu', setelah itu mereka memberitahukan peristiwa 
tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Allah menurunkan ayat 


FTIR 


7 ال‎ d 
الله ايه‎ pol 29 


tayammum." Ibnu Numair menambahkan dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah bahwa 
dialah yang meminjam kalungnya Asma'. 


Bab: Anting-anting untuk wanita 
Ál رضي‎ é na a عدي قال‎ IE IN IN Lena KA WAN دا خا‎ 
AI SALA PAE SI Joe aaile 5 AN KA ver: 


Lali 


BERA A Bara Aap reg وم‎ 


5433. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Adi dia berkata; saya mendengar Sa'id 
dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shalat led dua 
raka'at, beliau tidak mengerjakan shalat (sunnah) sebeum maupun sesudahnya, kemudian 
beliau menemui para wanita bersama Bilal, beliau memerintahkan mereka untuk 
bersedekah, hingga para wanita banyak yang melempar anting mereka." 


Bab: Wewangian yang dikalungkan untuk anak-anak 


BKB APE MSN بن‎ ESA KAA al AI SIA bi 
Jaka SA كُنْتُمَعَرَسُو‎ YES naa Ajag 
مالع‎ Nak SANG NGNE NGE grah 
SENI Kandas A 


22 BN ZA 
LA 


[4 


SARAN 3 32 bag 


e I ane 5 


Zat ار‎ T MERTA TASIK abala Ru ALS 


AN - 5 


o a‏ مَاقالَرَ لامعل LN‏ . يَهِوَسَلَّمْمَاقَالَ 


5434. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Handlali telah KAN 
kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Warga'bin Umar dari 
'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Nafi' bin Jubair dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia 
berkata: "Aku pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di salah satu pasar Madinah, 
lalu beliau pergi dan akupun ikut pergi bersama beliau, kemudian beliau bersabda: 
'Dimanakah anak kecil, -beliau memangil-manggil sampai tiga kali- Panggillah Al Hasan bin Ali 
Lalu datanglah Al Hasan bin Ali sambil berjalan, sementara pada lehernya terdapat sikha' 
(benang yang dibentuk semacam kalung), maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
mendekapnya dan ia juga mendekap, lalu beliau bersabda: 'Ya Allah, sesungguhnya aku 
mencintainya maka cintailah ia dan cintailah orang-orang yang mencintainya.' Abu Hurairah 
mengatakan, 'Maka tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai daripada Al Hasan bin Ali 
setelah aku mendengar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersebut." 


Bab: Laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya 
g TOKO y Aa dan 2 8722 رع دو‎ 
ضی اله‎ MEA AAA Se BE La Sis 3 Sa 7 NA aura 


eyo سرا‎ CIA ? SAMAN A aa 0 KANG A? 
22 ع و دام‎ M2 اس ال سه‎ - 
وأخبرناشعبّة‎ Sab AE جال‎ IL 


5435. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata, "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita 
dan wanita yang meyerupai laki-laki." Hadits ini diperkuat juga dengan hadits 'Amru telah 
mengabarkan kepada kami Syu'bah. 


Bab: Mengusir waria dari rumah 


SE صل‎ LAN AB ae ba S< يي عن‎ EENE EEA 
4 َم وة‎ 


fi جو من بيو‎ PNT اليْسَاءِ‎ AE GAN جَالِوَ‎ Nrada 


Png A جر را وہ‎ 2 CE 21-34 ور‎ 
5436. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dari Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai laki-laki, 


sabdanya: "Keluarkanlah mereka dari rumah kalian."Ibnu Abbas melanjutkan: 'Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan begitu juga dengan Umar." 


25 > م A Cara G4?‏ | دسا 
MS‏ بن ماعل AN aa ADUSA‏ امآ يتب بنك أي 
SANTAU A‏ اللَُعَكَيَهوَسَلَّمَ SEE‏ 
AEA Ha ae MAN Z 7 4 HA OS Rogi A 2‏ ,8 
BAE Kali PAN MS baru lala‏ 

e (8) ۰ - v Ge £ Os HED Pd 1 


jin ANAK OA GTA حل‎ Nasa يِكَمَانِقََالَ التي صل اله‎ ais 
ع‎ Bastis 2 0 
SENAR i عي‎ an Ae la Sa jaksa با‎ 


2 [4 4 


BASA Pera a NG) sêka di SLAI کے‎ 59) 
Abi 7 KS Jas AS EN, 


5437. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah bahwa 'Urwah telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Zainab binti Abu Salamah telah mengabarkan kepadanya 
bahwa Ummu Salamah telah mengabarkan kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam pernah berada di sisinya, sementara di rumah dia ada banci, maka beliau bersabda 
kepada Abdullah yaitu saudara laki-laki Ummu Salamah: "Wahai Abdullah, sekiranya esok 
hari Allah memenangkan Tha'if buat kalian, maka aku akan menunjukkan kepadamu anak 
perempuan Ghailan, karena dia menghadap dengan empat muka dan membelakangi dengan 
delapan." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan: 'Maka jangan sampai mereka itu 
masuk ke rumah kalian." Abu Abdullah mengatakan, 'Maksud dari menghadap dengan empat 
dan membelakangi dengan delapan adalah gerutan yang ada di perut karena terlalu gemuk, 
dan maksud dari membelakangi dengan delapan maksudnya adalah ujung dari empat 
gerutan tersebut, sebab hal itu akan terlihat bergerut apabila dari samping hingga melekat. 
Perawi mengatakan, 'Bitsamanin (dengan delapan) dan tidak mengatakan, 'Bitsamaniyah' 
karena mufradnya 'athraf' mudzakar, karena itu perawi tidak mengatakan 'Tsamaniyata 
athraf'." 


Bab: Memendekkan kumis 


A3 Per حَقَالَأصْحَابْمَاعَنَ‎ Berikan اه ڪن‎ As 
Sa لَفْطْرَةقص‎ AA SALA AN 


5438. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim dari Hanzhalah dari Nafi', dan 
diriwayatkan dari jalur lain, sahabat-sahabat kami mengatakan; dari Al Makki dari Ibnu Umar 
radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Termasuk dari (sunnah) 
fitrah adalah mencukur kumis." 


2 


NENGGE‏ خد افیا ارال ی داعو EA PER‏ یه دروا الفط 
SA Joh Ji‏ عن سیر بن با کی ا ل هر بر در و اوها ره 
ANA. Ne GN na as 5 Gi‏ و اور و 2( “u 2z LER,‏ 
n? PANG Mee 212 4 2 4‏ 227 و ممم | a‏ < سے مه ل 8 
مش أو مش من الْفطرَ ASEAN GOS‏ نتف الإبط و تقل مالا ab‏ وقص الشارب 


5439. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Az Zuhri 
mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah 
secara periwayatan, (sunnah-sunnah) fitrah itu ada lima, atau lima dari sunnah-sunnah 
fitrah, yaitu; berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku 
dan mencukur kumis." 


Bab: Memotong kuku 


KA IA ولاه 2 وك‎ De يي‎ ١ ANGEN GK KAIN BPA | © ے 202 2 دام و‎ 


2 


Ba Plt GAN GE lai من‎ NG ka sad EN AAA 
الشَّارب‎ 


5440. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja’ telah menceritakan kepada 
kami Ishag bin Sulaiman dia berkata: saya mendengar Hanzhalah dari Nafi' dari Ibnu Umar 
radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Termasuk 
sunnah-sunnah fitrah adalah mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan mencukur 
kumis." 


wa Sasa San HN AAS AA ag Sera aa‏ شهاب عَنّ سَعِيِدبّنَا ف 2 لمت نان 


AÉ AN LA AN يفو‎ ka nah Ne NGAEN si 
WENG ارو‎ AE 5 EN 


5441. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari 
Abu Hurairah radliallahu "anhu saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sunnah-sunnah fitrah itu ada lima, yaitu: berkhitan, mencukur bulu kemaluan, memotong 
kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak." 


Per Pee Ian حَدَتْتَاعْمَمُ عَم‎ an SBL Ran SA 


AGE GAN AM FN MN 33 کن‎ EA NE يَهوَسَلَّمْكَالَ‎ ing AN aa 


SENAR Es 


5442. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bin Zaid dari 
Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Selisihilah 
orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis kalian." Sedangkan apabila 
Ibnu Umar berhaji atau Umrah dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya." 


Bab: Memelihara dan melebatkan jenggot 


Pd 2 £ 


TETEH عْمَرَ رضي‎ EA بَنُعْمَرَ‎ AE if ESA pia 
SIM az d االشَّوَارِبَوَ‎ Kpag ais? AAE 


5443. Telah menceritakan kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdah 
telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Cukurlah kumis 
kalian dan biarkanlah jenggot kalian (panjang)." 


Bab: Uban 
AAEN tii OREORE PAA ERAR : ا‎ 


MAN aa Nas SNG a aké EA IS 


5444. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dia berkata: saya bertanya kepada Anas 
"Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menyemir rambutnya?" dia menjawab: 
"Beliau tidak menyemir rambut karena ubannya kecuali hanya sedikit." 


AN el 3S a لوكو‎ 34 BA, P Pele ANA 
شعت ةا‎ KN a fenat iiis ِنَم‎ NG عَلَيْهِوَسَلَّم‎ 


5445. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Tsabit dia berkata; Anas di tanya mengenai semir rambut nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, Anas menjawab; "Beliau tidak menyemirnya, jika aku mau maka 
saya akan menghitung rambut hitam yang bercampur di rambut putih pada jenggot beliau." 


LA 
4 


A < 2% < E A - 3 5 PAWAI | A A DA ر يم 7 ور‎ 
ASI LAN aan a EN ana 
HA NAN alao Gag kasae و غل‎ A an 
EA Si MEMANG gala pal PA Jaga Anta 


فيا ASEN Ja‏ اټ مرا 


5446. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Isra'il dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab berkata: "Keluargaku pernah menyuruhku 
menemui Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa 
mangkuk berisi air, sementara Isra'il memegang mangkuk tersebut menggunakan tiga jarinya 
yang didalamnya terdapat beberapa helai rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang 
diikat, apabila ada seseorang yang terkena sihir atau sesuatu, maka tempat mewarnai 
rambut beliau diberikan kepada Ummu Salamah, lalu aku mendongakkan kepala ke wadah 
yang menyerupai lonceng, aku melihat rambut beliau sudah berubah merah." 


aa 2 Pg PUN TA 4 P - 253 
a SESB T lnti حدثتاموسی بن لمعم‎ 


e 


SAS عَم‎ PAN كاز كال‎ ah واس‎ An Na Bala Na AN قار جت‎ 


PA 


Ada yaaa eT 


5447. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Sallam dari Utsman bin Abdullah bin Mauhab dia berkata; aku pernah menemui Ummu 
Salamah lalu dia mengeluarkan kepada kami beberapa helai rambut Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang telah diwarnai dengan inai." Abu Nu'aim berkata kepada kami; telah 
menceritakan kepada kami Nushair bin Abu Al Asy'ats dari Ibnu Mauhab bahwa Ummu 
Salamah pernah memperlihatkan rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwarna merah." 


PAN 


Bab: Khidhab (Hena, Semir) 


5448. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Abu Salamah dan Sulaiman bin Yasar dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak mewarnai rambut mereka, maka 
selisihilah mereka." 


Bab: Keriting 


DN EA KE AR ا ناغى‎ 
AN tea ا و‎ Ja ngg Aa aT Par ول ار ىلاا‎ AS 


Atma AS MEN BAN WANG Is ايض‎ 


AA اسه و‎ SIA Pen ga 5 JENG 5 Yen عَشْرَ‎ EA سد‎ ALAN a 
5449. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu 
bahwa dia mendengar Anas berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang 
yang berpawakan tidak tinggi sekali dan tidak pula pendek, (kulitnya) tidak putih bule dan 
tidak pula terlalu coklat, (rambutnya) tidak keriting dan tidak pula lurus, beliau diutus Allah 
ketika berusia empat puluh tahun, tinggal di Makkah selama sepuluh tahun dan di Madinah 


sepuluh tahun, sementara rambut yang putih di kepala dan jenggot beliau tidak sampai 
berjumlah dua puluh helai." 


AN قول مارا نت‎ EAS SU s Ja ga) Sa Ine MN NA 


e 


LAN 


A 


= VIRA gas Iaia sase PUN De aa Al 
PEP AU OPEN Laba, Sia 55A aai BIS AS AN نة قال بو‎ 


xa 


5450. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Isra'il dari Abu Ishaq saya mendengar Al Barra’ berkata: saya belum pernah melihat 
seseorang yang paling bagus dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam ketika mengenakan baju 
berwarna merah, Sebagian sahabatku mengatakan: dari Malik bahwa rambut beliau 
menjuntai hingga mendekati kedua bahunya." Abu Ishag mengatakan: bahwa saya 
mendengar ia menceritakan hadits ini tidak hanya sekali, dan tidaklah ia menceritakan hal ini 
kecuali ia tersenyum." Syu'bah mengatakan, "Bahwa rambut beliau hingga melebihi kedua 
telinganya." 


A 


0 و‎ TEA An » G وده‎ NGGI د و‎ s y dy. 
ad رسو‎ GEN an NGE d EA يو سف ا خب امالك عن افع عبد‎ ANGE MA 


A 


KN “ IM 


KAN‏ عبرو عأ كال | pp a IRAMA‏ گاحَسَنمَاآٽرَاءِمن اد 
A AG 21 Pa Da P » 3. D‏ مه Z A A‏ 
kain‏ & حمر Na Dal‏ جلها فهي KÉ saha lai‏ 


e‏ كبر 


ada تابر‎ VISI EA ee JA APA ERTA CEE sa 
PEN SN Hua, A 


5451. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Di saat saya tengah bermimpi pada malam hari di dekat Ka'bah 
saya melihat seorang laki-laki yang berkulit sawo matang, berperawakan sangat rupawan 
yang pernah saya lihat dari seorang laki-laki dan berambut lurus, dipapah dua orang laki-laki 
atau berada di antara dua pundak laki-laki dan rambutnya meneteskan air, tengah thawaf di 
Ka'bah, Saya bertanya, 'Siapa orang ini? ' di beritahukan, 'Ibnu Maryam." Tiba-tiba ada 
seorang lelaki berambut keriting, dan buta mata kanannya, seolah-olah matanya seperti 
buah anggur yang menjorok. Lalu Saya bertanya, 'Siapakah orang ini? ' diberitahukan, 'Ad 
Dajjal." 


8 


a 


AS‏ حا ق NG PNS BUSI ARSA LA‏ صل kasak EN‏ گان 
rena WA‏ 

AN PAI A 27 

يصر ب سعره بد 


A A - 


5452. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Hibban telah 
menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah telah 
menceritakan kepada kami Anas bahwa Rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjuntai 
sampai ke kedua bahu beliau." 


. AE صل‎ ANA ps3 AN a PPA NA 
Kra 


5453. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah dari Anas bahwa rambut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjuntai 
hingga kebahu beliau." 


LA 


Ma sama ana PA 6 A Sa 1 
a م دوم‎ CA Alah Manan 
Pena, 5 


5454. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Wahb 
bin Jarir dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Oatadah dia berkata: saya 


bertanya kepada Anas bin Malik radliallahu 'anhu mengenai rambut Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dia berkata: "Rambut Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidak lurus dan 
tidak pula keriting yaitu (menjuntai) antara kedua telinga hingga bahu beliau." 


Lgi 


IM 
IN AS صل اللمُعَلَيَهوَسَلَّم‎ LAS قال‎ Ng jk يد‎ AAS AA SA 
we e Z wi 
Pd AD AE 4 - ر‎ 3 07 7 a “5 - 
“Na ادو تأده‎ ZA سه‎ MPR KAA 
جلالا جَمَدَوَلا سبط‎ gha PARA صل‎ GI Nad بعدوم و کان‎ 
ai 


5455. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Oatadah dari Anas dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah seseorang yang 
berlengan kekar, aku tidak pernah melihat orang yang menyerupainya, sedangkan rambut 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ikal, tidak terlalu lurus dan tidak pula keriting." 


77 ر‎ UII ANGAS LG y R ا ا‎ m 5 15, a ر ر‎ 
Al Jo ل‎ ISS JBS BAR EN حازم‎ a pa 
كانس ط الكفين‎ GA MAKS PIS Sidat PSAS Iera ga 
5456. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Hazim dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah seseorang yang lengan dan kakinya besar, bagus wajahnya, saya belum 
pernah melihat orang yang menyerupainya baik sebelum dan sesudahnya, telapak tangan 
beliau juga lebar." 


PA EEA PA Z A 25 rG 

A 22 22$ la, 2 5 zaza FTI 2 NGA IAEA NGA a2 EN 

IE مال‎ AN SUS USA PAN USA al MA SAS عمو بنع‎ a 
z z 


A 
و‎ - pr a: 2 


2 و‎ 2 2 z 0 54 5 4 3 c é. 2 A Z, 
JG asas Si as Meal a A صل‎ LAN IEE ي هر‎ EE 
AS 7 NPL AT PRIA ag 21244 Taat Zé as ود و‎ LÀ 7 
شن القدمَون و الكفَينْوَقالَ‎ la pa ANN ENE a هِشَامٌعَنمَعْمَر‎ 


07 Pad 4 
25, w .- 


z F A APIA A «‏ ص 4 2 يور 2 2 
3 حَدَتْمَاقَتَادَةَعَنَأفين أو جَابِر 3 ME‏ کان التب صل الله عليه و سل صم الڪفين 
بُوهِلالٍ at‏ عبرال كان الس وجا سح ma‏ 
LA‏ 
- 


PILAR AAS SI Jera 
A 


5457. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Mu'adz 
bin Hani' telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami 
Qatadah dari Anas bin Malik atau dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah dia berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang yang besar kakinya, bagus perawakannya, saya 
belum pernah melihat seseorang seperti itu sesudah beliau." Hisyam mengatakan; dari 
Ma'mar dari Qatadah dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah seseorang 
yang lebar telapak kaki dan telapak tangannya." Abu Hilal mengatakan; telah menceritakan 
kepada kami Qatadah dari Anas atau Jabir bin Abdullah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah seseorang yang lebar telapak tangan dan telapak kakinya, saya belum 
pernah melihat orang yang menyerupai setelah beliau." 


SE Kn ES Jean béo نود‎ ek ana 

SIKA گافر وَكَالَابَنْعَبَا سم‎ akêni ب‎ PAN JB گرو ا‎ SELESAI KE 2 7 

ا ار 4 p‏ 0 و 

x NAK ak jae AAN JE 
A 


LER Pang Bidan slab 


5458. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dia berkata, telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Abu 'Adi dari Ibnu 'Aun dari Mujahid dia berkata: Kami pernah 
berada di samping Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma, lalu orang-orang menyebut-nyebut 
Dajjal, lantas Ibnu Abbas mengatakan: "Sesungguhnya di antara kedua mata Dajjal tertulis 
"Kafir", Ibnu Abbas mengatakan: "Namun saya belum pernah mendengar beliau (secara 
langsung) mengatakan hal itu, akan tetapi beliau (Nabi) mengatakan: "Adapun Ibrahim, 
maka lihatlah pada teman kalian, sedangkan Musa, ia adalah seorang laki-laki (berkulit) 
kecoklatan dan bertubuh kekar tengah (menunggang) unta merah yang kendalinya terbuat 
dari sabut kurma, seolah-olah aku melihat kepadanya ketika menuruni lembah sambil 
bertalbiyah." 


9 
N 
— 
F 
AFN 
N 
Ta 
3 
ماهس‎ 
v N 


Bab: Memakai sorban 


JG َعُمَر‎ ANE SANE سام‎ ANIES iN EA اليمَا نِا‎ NGA 


PAYA 


MSI يفو‎ AE بِالتَلْبِيدِوَ‎ HS PENA HAND KA Sea 25 PETA 
Wada aka pare PAN AN Aan 


5459. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa 
Abdullah bin Umar berkata: saya mendengar Umar radliallahu 'anhu berkata: "Barangsiapa 
mengepang rambutnya hendaknya ia mencukurnya (ketika haji) dan janganlah ia seperti 
orang yang mengikat rambutnya (menguncir), sementara Ibnu Umar mengatakan: 
"Sesungguhnya saya pernah melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengikat 
(menguncir) rambutnya." 


- 
22 2F GA, و دسم‎ 


0 £ و 
SA‏ بن مو سی و MESRA PERTANIAN‏ 
A -‏ 2 < 
Pes No >‏ اوو | 7 2 72 ١ | TAK 3 -i‏ لاس Ae GANG‏ 
عَنَابْنِعْمَرَوَضِيَ EA‏ سيعت رسو ل ال صل ANA) jas i Pel ANE‏ 


ر 


Yadia YUI, PMN UB KAIN ANGEN BU 
SÊ) 


5460. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa dan Ahmad bin Muhammad 
keduanya mengatakan; telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan 
kepada kami Yunus dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: 


saya mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bertalbiyah dengan mengikat 
rambutnya  (menguncir) sambil mengucapkan:  "LABBAIKALLAAHUMMA LABBAIK 
LABBAIKALAA SYARIIKA LABBAIK INNAL HAMDA WAN NI'MATA LAKA WAL MULK LAA 
SYARIIKALAK" dan tidak lebih dari mengucapkan kalimat tersebut." 


A - 18 NGA 7 £i,‏ و 2a -A 24 PAR‏ ر ر 
ea nan‏ رت 


SA JS aa AAA Is ÊNGG BUMI, ailea sa, َعَم‎ aa 
7> AA SI SANGA ك قال ٳي ڌٿ‎ jab 


5461. Telah menceritakan kepadaku Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Hafshah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dia berkata; saya bertanya: "Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang telah 
bertahallul dari umrahnya sedangkan anda belum bertahallul dari umrahmu? Beliau 
menjawab: "Saya telah mengikat kepalaku dan mengalungi hewan kurbanku, dan saya tidak 
akan bertahallul hingga menyembelih kurban." 


Bab: Menyisir rambut di bagian tengah 


Per و‎ 9 


SAE SAE USA AA PAN SALA 37 دتا او‎ 


2RR دم‎ A 


PSM AL A Ca Lê ala yee عله‎ z2 BIAN I KEM 
SAYA pa A30 SSS A z د‎ Jaa sasa 
AG Pa a para قرا‎ 


5462. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah 
dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suka 
menyamai Ahli Kitab di sebagian perkara yang tidak diperintahkan, Ahli Kitab suka mengurai 
rambut mereka, sedangkan orang-orang Musyrik biasa membelah rambut mereka, maka 
beliau lebih suka mengurai rambut bagian depannya, lalu beliau membelahnya." 


PN AS‏ اله لودو KAA EA BE‏ الم دع 


PA تشع أده‎ AAL طض اع اقا‎ P 
2 a 22e MAs KI 2۶ 

N aa 

5463. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid dan Abdullah bin Raja' keduanya 
berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad 
dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata; "Seakan-akan saya melihat kilatan minyak yang berada 


di ubun-ubun (rambut) Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau tengah berihram." 
Abdullah mengatakan; "Di ubun-ubun (rambut) Nabi." 


Bab: Memintal rambut 


A اراک‎ 2 3. PER AA و و 4 ار < 7 وم 2 پور‎ Wd 
Kn حو‎ SA KANE أخبر‎ AE الفضل‎ SAS بن عبر اله‎ ESA 
2 y z 500 gi 


A 18,‏ وم و 2 La.‏ 2 رر 7 ر Zt Ml Aza G1.‏ 2 
Sa‏ هشيع أى دشر عر سعيد یں pa‏ عر ابن عاس ر د | Kedai Bat‏ 
معن أ بيد رعن ویر بن جبار عن ابن 2J SPI‏ بلك - 
رو 62م KH A -3 A‏ ر کار و کا Wa‏ و KAA» Ni Piz‏ رر له 3 
KSN 5 leah 345 yana‏ ل الله صل Kan jasa‏ عِنْدَهاني Jasiek A‏ 
Leg ja - 7‏ 


. 2o 2 {727 AG PERAI رو ا اله‎ Pa KEMASAN 
Amad فجعلنِي عن‎ SA : 2) la laa Je 4 


LA 


“Xx 


PAC HERAN AAA SAS‏ دف بداو AI‏ أو براي 
Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Al‏ .5464 
Fadl bin 'Anbasah telah mengabarkan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada‏ 
kami Abu Bisyr. Dan di riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Outaibah‏ 
telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas‏ 
radliallahu 'anhuma dia berkata: "Saya pernah bermalam di rumah bibiku yaitu Maimunah‏ 
binti Al Harits, sementara Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam malam itu berada di‏ 
sampingnya, Ibnu Abbas melanjutkan: "Lalu beliau mengerjakan shalat malam dan akupun‏ 
ikut shalat di sebelah kirinya, Ibnu Abbas menuturkan: "Kemudian beliau memegang‏ 
rambutku yang terkuncir dan memposisikanku di sebelah kanannya." Telah menceritakan‏ 
kepada kami 'Amru bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Husyaim telah‏ 
mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dengan hadits ini, dia mengatakan: "(memegang)‏ 
kuncir rambutku atau kepalaku."‏ 


Bab: Oaza', mencukur sebagian dan membiarkan sebagian 


KAKE Ir nira Ku‏ و 2 NATE ANG‏ رو BN‏ 5 َه 8 در ه 

BLN حفص‎ ANAKE يې قال ا خن‎ gg محمد‎ SAS 

ا و و و ده ج ر او ر ےر ر NA‏ ل | ر GA AA 2 7A‏ 

SEM BU‏ مو لى عب ال ae NN‏ رضي LEAN‏ يقو ل سيعت ر سول اله صل الله 
A wani‏ 


SAN SEN IANH Ma BM P Fals sale 


0 Ts ا‎ < As TAIT ا‎ Ci 
da ani J وَتَرَكهاهناشعرَةوَهاهنَاوَهاهنافأشار‎ 

Atut Aga? 00 Pera cat NP رو لنت ر‎ As g MaE I 56 TANG TA? ya -UZ 
ALUGA pasa Ui ss LE SAE LAN EA PIJAN Sa GÓ 


z RA 2 A Z2 Zaz < rta‏ ر A?‏ > سا 3 2 مه 
NG NA <S“ ANG IN‏ سور LX 3 Lg AINA A‏ وات مد 

ADA GG MAS 3 AE am 53 A Bb IRE لكر الف‎ PAP 
L 

وَهذا 


5465. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia berkata: telah mengabarkan 
kepadaku Makhlad dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij dia berkata: telah 
mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Hafsh bahwa Umar bin Nafi' mengabarkan 
kepadanya dari Nafi' bekas budak Abdullah pernah mendengar Ibnu Umar radliallahu 
'anhuma berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari 
gaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." "Ubaidullah 


mengatakan, "saya bertanya: "Apakah gaza' itu" 'Ubaidullah lalu mengisyaratkan kepada 
kami sambil mengatakan: "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang 
ini, yang ini dan yang ini." "Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan 
samping (kanan dan kiri) kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaidullah: "Apakah hal itu berlaku 
untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab: "Saya tidak tahu yang seperti ini." 
Penanya bertanya lagi: "Apakah khusus untuk anak laki-laki." '"Ubaidullah mengatakan 
(kepada syaikhnya), "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia 
berkata, "Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi 
anak-anak, akan tetapi maksud gaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun- 
ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya 
ini dan ini." 


A PACED 5 37 المت ندا‎ KIARA Ngeri berry Da kera 
بدا بن‎ A بْنَإِبْرَ اهم بد ابن بن عبر اجن دس بن‎ ekan 

= 

£ 


IE Aa EA AAA‏ ع 


5466. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
gaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." 


Bab: Wanita memberi wewangian suaminya dengan tangannya 


- 
و و2 ع و دسم 


ا ا ا اا 
ج بن ذا حبر دا عبد اللا حير دا يحيى بن سعيذ | حبر داعم “تمن بن سم عن 


g 2 LA‏ ا 
G Pd z, ° 7 PATA‏ 
ZAM A NEZ 2 e za 1‏ و 2 AN‏ 2 52 و 2 sa A‏ َه 4 
سه b Ja AWE‏ « لله ديل A b AA‏ 
On 9 AA 5 ye‏ بيذي SL ad Oa‏ 9 ن يفيص 
.2 


5467. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada 
kami Abdurrahman bin Al Qasim dari Ayahnya dari Aisyah dia berkata: "Saya pernah 
meminyaki Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika ihramnya, dan saya juga pernah 
meminyaki beliau sebelum beliau mengerjakan ifadlah (dalam haji)." 


Bab: Wewangian di kepala dan jenggot 


2 - م‎ ANG > F, zA 2 ر هيم‎ Peg ەر‎ AÍ وو‎ JA و‎ RAW 
PAN a عن ي‎ Je حَدتَنَاإِسَرَ‎ 3, LS حَدثتا‎ Pera 


d 


7 0 ل اس ره‎ {$ Mog 21244 Aa San عه ف‎ 2 11 1 ih ےو ا‎ E 
2 w 

0 E ° 

LA saa a n 


5468. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Abu Ishaq dari Abdurrahman bin 
Al Aswad dari Ayahnya dari Aisyah dia berkata; "Saya pernah memberi minyak wangi kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan minyak wangi yang terbaik yang saya dapatkan 
sehingga saya dapati kilauan minyak wangi tersebut di kepala beliau dan jenggot beliau." 


Bab: Bersisir 


4 2 - - - 
28 و‎ AT TA Pa و مه‎ 2 w و‎ Z 2 Ta روہ وے 2 258 و‎ La tapa 
A 4 


PL و‎ - “AT 2 2 و‎ A Sa 4 + وم 0 و 4 وم‎ & Z f 
عَلِمُتأنك‎ PIL سَلم يَحَكَرَأسَه بِالمِدَرَى‎ gale Jo Gal aka pan AI صل‎ ga JS 
P 
I ديه‎ AINA ALA 5 KARN ا‎ 
AN إِنْمَاجعل الإذنْمِنٌ قبّل‎ LE هاف‎ SARTI 
É 7 4 ba TN 


5469. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abu Dzi'b dari Az Zuhri dari Sahl bin Sa'd bahwa seorang laki-laki sedang mengintip dari 
kamar rumah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sementara Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
tengah menyisir rambutnya dengan midra (sejenis sisir), maka beliau bersabda: "Sekiranya 
aku mengetahui kamu mengintip, sungguh aku akan mencolok kedua matamu, bukankah 
diberlakukannya meminta ijin demi pandangan." 


Bab: isteri menyisiri suami 


AG A 222 ۶ ا ار‎ La NGE ووو و ر‎ Gia 2i 
عَنَعَايِشَةرَضِي الله‎ Ne HE بن يو سف | خو نا مالك عن ابن ش هاب‎ aE Sa 
2 Daan 6 


ا a 20 en‏ )و كم S‏ $2 2 $ ر و 
SES SIS‏ ار جل راس 3 سول اله صل Saba 3 ARE pe gah SA‏ 
و عار A 22 Â‏ ب < KAA <s‏ 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami‏ .5470 
Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, "Saya‏ 
pernah menyisir rambut Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sementara diriku sedang‏ 
haidl." Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami‏ 
Malik dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah seperti hadits di atas."‏ 


Bab: Menyisir dan mendahulukan sebelah kanan 


W 


بو ب ra‏ عن نسل عن بيو عن مسر ؤ ق عن 2 عن نبي 
اور و رر ت وس وه وو La AN {22 Pa! i‏ 4 ,33 


5471. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Asy'ats bin Sulaim dari Ayahnya dari Masruq dari Aisyah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa beliau menyukai tayamun (mendahulukan yang kanan) ketika 


un 


menyisir rambut dan berwudlu'. 


Bab: Berwewangian 


LA 
Pa 214 


PE LN AE PE Basa Ta EN EN SEE BNN SA‏ هر ير 
sad E NGENEH‏ سا قال LAS‏ ابن MERA ANT‏ 
ور -A‏ 


Ualio i Ále tabi AA 


Ne 


aah 


5472. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ibnu Musayyab dari 
Abu Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Semua amalan bani Adam adalah untuknya kecuali puasa, sesungguhnya puasa adalah 
untuk-Ku (Allah), dan Aku lah yang membalasnya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa 
itu lebih wangi di sisi Allah dari pada harumnya minyak wangi." 


Bab: Wewangian yang disunnahkan 
22236 ر‎ <s 7 0 م 4 4 2 و ا‎ 
Ge in aa ES ISO ver Wi AN SAS Sah Aa حَدَنْمَامُوسَى‎ 
ا‎ ga BNN قل‎ NENG ENG 
SA, MAN يد عجر‎ a SI GAN 


5473. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah 
menceritakan kepada kami Hisyam dari Utsman bin Urwah dari Ayahnya dari Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata, "Saya pernah memberi minyak wangi kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ketika beliau berihram dengan sebaik-baik minyak wangi yang saya 
dapatkan." 


Bab: Tidak menolak wewangian 


Pa عبد‎ 2 ATAS SI EA E A NAS gi PN SAS 


A 


4 2 


AN aja : AN ASI ید ُالطْيبَوَرَعَما‎ AL نه اه‎ 


5474. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Azrah 
bin Tsabit Al Anshari dia berkata; telah menceritakan kepadaku Tsumamah bin Abdullah dari 
Anas radliallahu 'anhu bahwa dia tidak pernah menolak (pemberian) minyak wangi, dan dia 
mengira bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga tidak pernah menolak (pemberian) 
minyak wangi." 


Bab: Dzarirah (Minyak wangi yang dioplos) 
SA NG PEN ES AA 5 ليتوا‎ aa Pera ENG 


Kisi pa asah ati 
Ag Sa 


5475. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haitsam atau Muhammad dari Ibnu 
Juraij telah menceritakan kepadaku Umar bin Abdullah bin Urwah dia mendengar Urwah dan 
Al Oasim keduanya mengabarkan dari Aisyah dia berkata: "Saya pernah memberi minyak 
wangi dzarirah (sejenis minyak wangi) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk 
tahallul dan ihramnya ketika haji wada'." 


Bab: Memangkur gigi untuk kecantikan 


PSA UE GAS‏ ير NAN BAE ERA El ALE) aan‏ اثعاتِ 
BERA GLEN GE PAN‏ لِلْحَسَنَا la An mam‏ 
PERPISAHAN LAIN)‏ الہ ST‏ الوَسُولْقَخُدُوهُ 


5476. Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Manshur dari Ibrahim dari Algamah, Abdullah mengatakan: "Allah melaknat orang yang 
mentato dan orang yang meminta ditato, orang yang mencukur habis alis dan 
merenggangkan gigi untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah Ta'ala, kenapa saya 
tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sementara dalam 
kitabullah telah termaktub Dan sesuatu yang datang dari rasul, maka ambillah (OS Al Hasyr: 
7)." 


Bab: Menyambung rambut 


SN‏ مالك عن ان ش هاب عن ميد عبد الو EK‏ لسع معا و ي 


ور Z‏ 
ر ص ين سم G‏ . 


KAN ا ا‎ EEE AR aa 
Ga AM کات‎ adi anas GUS و هو يقو لۇ‎ Mill IE هو‎ yA RSA A واي‎ 


PS ڪت‎ UII sad Jati 43 saka as AES الله‎ hoá ر‎ apa SI SA 


AT 


SIS ED Sit sisa REI 4ه‎ A A WENE AIA A 
Gek AAL ho NEEE geigo ئ يمار‎ EE َم‎ 
kenges gg sa 


5477. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bin 'Auf bahwa dia mendengar 
Mu'awiyah bin Abu Sufyan berkhutbah di atas mimbar ketika musim haji, sambil memeggang 
seikat rambut (sambungan rambut) dari tangan pengawalnya, katanya: "Dimanakah ulama 
kalian! Aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari yang 
seperti ini, beliau bersabda: "Bani Isra'il celaka ketika wanita-wanita mereka mengambil 
(memakai) yang seperti ini." Ibnu Abu Syaibah mengatakan: telah menceritakan kepada kami 
Yunus bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Fulaih dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' 
bin Yasar dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung 
rambutnya dan melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato." 


LA 


tah 8 


ma 


— 


KAN 


Kao EÉ i سفت الج بْنَمْسَلِ‎ TEE Pa و‎ PEKAN SAN SI 


14 


BSE AA EL ASN yA ES ge sa gê kb‏ شَعَرْهَا 


bad 4 


AE LAN GA NGING Ta 5 aé ANAA) KSS LS 
لُحَسَنِعَنَصَفِية عَنَعَايسَةَ‎ Nge gê La 


5478. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
'Amru bin Murrah dia berkata; saya mendengar Al Hasan bin Muslim bin Yannag 
menceritakan dari Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah radliallahu "anha bahwa seorang budak 
perempuan milik orang Anshar hendak menikah, sementara dirinya tengah sakit hingga 
rambutnya rontok, maka orang-orang pun hendak menyambungnya, lalu mereka bertanya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau pun bersabda: "Allah melaknat orang yang 
menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya." Hadits ini diperkuat oleh 
riwayat Ibnu Ishag dari Aban bin Shalih dari Al Hasan dari Shafiyyah dari Aisyah. 


2 عه A‏ 2 22 ر 1G 4 La‏ 
nan‏ ,7 د A‏ 5 ث2|. م 2| ع 2A AANER 17212A‏ وهم .2 
حَدَنْنِي آ مد بن المنقدام Jarat SAS‏ سَلِيمَانَ حَدثتامَتصو ر ب ak SETAN‏ 


YEM a PAT ا‎ Ape SILAKAN LEAN رض‎ 5 SEA, 
2 A 


LaL ZNALA 2 oa E ASS 26‏ > ا كم Art Gi P CB‏ 7 و 
eng 2 + 3 ME BS SELASA NE‏ أفأصل رَأَسَهَافْسَبَّرَسَول 
dhe EA AA II pa Jon‏ 


5479. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Migdam telah menceritakan kepada kami 
Fudlail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Manshur bin Abdurrahman dia 
berkata, telah menceritakan kepadaku ibuku dari Asma’ binti Abu Bakr radliallahu 'anhuma 
bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: 
"Sesungguhnya saya hendak menikahkan putriku, ternyata putriku menderita suatu penyakit 
yang menyebabkan rambutnya rontok sedangkan calon suaminya sangat kasihan kepadanya, 
apakah saya boleh menyambung rambutnya?" maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mencela orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya." 


r LA 
2 


A ANG AENG E 1 AWAN ر‎ Gas رايم د وام‎ 2 2 < a ر في ا ست و ر اکر‎ 
“adhe أته | بنت‎ TANG : iD? Laga SSS Bas 
SNI EN MA 2 akh basi Al SE aa a 
3 RANSA الوا‎ A 24 1 SA | ri 
Pi A Fa 


5480. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Hisyam bin 'Urwah dari isterinya, Fathimah dari Asma' binti Abu Bakr dia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta 
disambung rambutnya." 


BUKAN عن ابْنِعُمَرَرَضِيَ‎ E ÁN A ا‎ SEA 


DAH GAP وَالْمْسَكَوَ‎ KA Silo PLAN GAN a nádas an 
IN مني‎ AA 


5481. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar 
radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat 
orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya serta melaknat 
orang yang mentato dan yang minta ditato." Nafi' mengatakan: "Terkadang mentato itu juga 
bisa di gusi (membikin gigi bagus dengan memberi kawat dll)." 


252 ہر و ر ار 2 2 Ra Ar‏ ررس 

ANE AJE LAN AWAK KAA AA en TR BSA CSS 

7 “ng MATANG Z ا‎ AA? LAS Zoa ae Le Ly Kena 
SEA SISA ES قال ما‎ nn خُر‎ GAS 35445 


PASAR 


5482. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin Murrah saya mendengar Sa'id bin Musayyab berkata; 
Mu'awiyah tiba di Madinah yaitu di akhir ia tiba di Madinah, kemudian dia berkhutbah di 
hadapan kami, sambil mengeluarkan sambungan rambut, katanya; "Saya tidak pernah 
melihat seorangpun yang mengenakan ini kecuali orang Yahudi dan sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menamakan ini dengan az zuur yaitu sambungan pada rambut." 


Bab: Mencukur alias wajah 


2 
TA 


EF 9ر‎ 2 212 Z AKP او 4ے‎ 2 259, 
Bag A قن‎ GELARAN GE JI 


A 


ENE 
A. Kn ANG 


r 


2 
e كس وم‎ eA 


EREE TANTEN AA BALAI 


ya 


2 A an 2 PA Ke NG Am ya PENA 
Ira KES لوخدو هو‎ ga NGT 338 SAH SAS 


5483. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Alqamah dia berkata; Abdullah melaknat orang yang 
mentato, mencukur habis alis mata, merenggangkan gigi (denga kawat dll) untuk kecantikan 
dengan merubah ciptaan Allah, Ummu Ya'qub berkata; "Apa maksudnya ini?" Abdullah 
mengatakan; "Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah dan telah 
tercatat pula dalam kitabullah. Ummu Ya'qub berkata; "Saya telah membaca dalam mushaf, 
namun saya tidak mendapatkan hal itu." Abdullah berkata; "Demi Allah, sekiranya kamu 
membacanya, niscaya kamu akan mendapatkannya yaitu Dan sesuatu yang datang dari Rasul 
maka ambillah dan yang di larang olehnya maka jauhilah QS Al Hasyr: 7. 


Bab: Disambung rambutnya 


1G 9 > 25 
Sen AJENG 5 MEN EPA SAS محمد‎ bb 
BAN ga IA sêmada das 


5484. Telah menceritakan kepadaku Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Abdah 
dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung 
rambutnya, dan orang yang mentato dan orang yang minta ditato." 


SEA ES PA ma an ل د وا‎ anta 
A 


PA 


ahg ASK a NG NGANG قات يَارَسُو‎ a al صل‎ AN سأك اهر‎ 


DA 


Í isha NGA Bas SIA 5 55) 5 


5485. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Hisyam bahwa dia mendengar Fathimah binti Mundzir 
berkata; saya mendengar Asma' berkata; seorang wanita bertanya kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam katanya; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya puteriku menderita penyakit 
gatal (cacar) hingga rambutnya rontok, sementara saya hendak menikahkannya, apakah saya 
boleh menyambung rambutnya? Beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah melaknat orang yang 
menyambung rambutnya dan yang minta disambung." 


DA 


2 الله‎ 5375 > 362 Luh AA :وم‎ KE .7 وو‎ st DANA سم‎ 2A م‎ AA A KL 
Pasa ص خر بن جو ير‎ SIS حَدَدَنِي يو سف بن مو سی حَد نا الفضل بن د کين‎ 


AA a$ 


SAI yaa SN aan BIAN CINA عْمَرَرَضِيَ‎ 
aa yag Ata NISSAN ide SANA DI A1 AN 


5486. Telah menceritakan kepadaku Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Al 
Fadhl bin Dukain telah menceritakan kepada kami Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi' dari 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
atau Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang mentato dan yang minta ditato 
serta orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya." 
Maksudnya adalah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknatnya." 


حَدَدْنِي محمد TS UP APA Wé GAS LA:‏ منص مَنَصُورِعَنْإِبْرَاهَِعَنْعَلْقَمَدَعَنَابْنٍ 
JG ALAH er galah‏ لعن اله الو EA SAE GE LAN GEN‏ 
AG Nana ara Ne ye ur AN CIA AN JUAN GL PA‏ 


5487. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari 


'Algamah dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata: "Allah melaknat orang yang 
mentato dan yang minta ditato dan mencukur habis alis mata serta merenggangkan gigi 
(dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak 
melaknat orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sementara telah tertulis 
dalam kitabullah." 


Bab: Tato 


و مه دم Tla‏ ر و Da es‏ توم و 51 16 A‏ 
حَدَدْنِي يَحَيَى NYA AA GM SAS‏ َنأ ي هر 230 JJG GEA‏ 
f‏ 


BERAS مهدي‎ KAN AN LAN ua 


IIs AN AA Pa - 2 p - 2 AZL 


SALA BA عَلْقَمَدَعَنَعَبدِ‎ S E y É en 


A 
سر ىت هم مهم 03 1 و‎ e ENG, 
nana ag ag D gila 


5488. Telah menceritakan kepadaku Yahya telah menceritakan kepada kami Abdurrazag dari 
Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "penyakit ain (gangguan jin atau sihir) adalah benar adanya, " dan 
beliau melarang mentato. Telah menceritakan kepadaku Ibnu Basyar telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata, saya 
menyebutkan haditsnya Manshur kepada Abdurrahman bin Abis dari Ibrahim dari 'Alyamah 
dari Abdullah, maka dia berkata, "Saya juga pernah mendengar hadits tersebut dari Ummu 
Ya'gub dari Abdullah seperti haditsnya Manshur." 


A 


BIASA رايت‎ YAN Peri E 


َيه و س لم gh‏ عنمن الم و تمن LN‏ و JENIS‏ مو كلو BAN GA GI‏ ثمَةٍ 


5489. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Aun bin Abu Juhaifah dia berkata; aku pernah melihat Ayahku berkata; 
sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil (menjual) darah dan hasil 
penjualan anjing, memakan riba dan yang memberi makan dan yang mentato dan yang 
meminta ditato." 


Bab: Minta ditato 


A 4 A 5 
ei IN a A كي‎ MGG, > A 12 MAEKA 12 LR A2 1 - TE 3 A 
عمر بامَرَاة‎ IN EN a aa A 


pa P4‏ تمن 


A مغو‎ 


e Pata Wa EN 


SI gi PAR و و‎ AN PA PA JE SE 5 Ona bal ma ES 
GE ASN, 


5490. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari 'Umarah dari Abu Zar'ah dari Abu Hurairah dia berkata: "Umar pernah menemui 


seorang wanita yang mentato, lalu Umar berdiri dan berkata, "Saya peringatkan kepada 
kalian, siapakah di antara kalian yang mendengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tentang tato?" Abu Hurairah berkata: "Lalu aku berdiri dan berkata: "Saya pernah 
mendengarnya wahai Amirul mukminin." Dia berkata: "Apa yang pernah kamu dengar?" Abu 
Hurairah berkata: "Saya mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Janganlah 
kalian mentato dan jangan pula minta untuk ditato." 


NILAI LAN الا خي اق‎ SAWA SIN AA SAS 
7 v4 2 Z 
Gas ANGGEN aj A aj 3 1. 7 
ستو شمه‎ Iza N gi وا ستو‎ AN yana 


5491. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata: 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang 
minta disambung rambutnya serta orang yang mentato dan yang minta ditato." 


KER EA AN wW IAE BEA NE KASN, BEAN SA SA 


PELIK 2 > al‏ اثعات و MEN SEN SEE 46 PAN SE LAN‏ ات 
ea A RA, Ipa NN GA‏ في MAS‏ 


5492. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Algamah dari 
Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta 
ditato dan wanita yang mencukur alis matanya serta yang merenggangkan giginya (dengan 
kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa saya tidak melaknat 
orang yang dilaknat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam sementara telah tertulis dalam 
kitabullah." 


Bab: Gambar 


NE 


Aé PEE NEEE عبد الله‎ ang Pp عن الوه‎ Gg NGA 
Y گل وأ‎ nat K JJ NG anak GAGANG PIN رَضِيَ الله‎ Gal 
BIASA MEN SN AN SN ESA SIS LAN Ip َصَاو‎ 
aka yag 217A NGABA JAH 2 Eá 7 


5493. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dzi b dari Az Zuhri dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu Abbas dari Abu Thalhah 
radliallahu 'anhum dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Malaikat tidak 
akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan patung." Al Laits berkata, telah 
menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah dia 
mendengar Ibnu Abbas bahwa saya mendengar Abu Thalhah bahwa saya mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Siksa bagi penggambar pada hari kiamat 


ZA 2 


A ار يسار‎ ba AAS عملم قال‎ BEN RS baa 
2 ALAN bê Sie ÍV Wala 


LA 


57 22 La NG IS ai 3 
Sea a GE 


13 PA 3 - 


ISIS Sg 


5494. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Muslim dia berkata: Kami bersama Masrug 
berada di rumah Yasar bin Numair, lantas dia melihat patung di dalam (gambar) patung 
rumahnya, lantas Masrug berkata: "Saya pernah mendengar Abdullah berkata: saya 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling 
keras siksaannya di sisi Allah pada hari Kiamat adalah orang-orang yang suka menggambar." 


Nges PERNAPASAN, Ke Ist 


“ IM 


2 22 2 س‎ IK Il ارس في‎ ٠ Al و کو لاع‎ -4 a? ووم‎ 
ADA IA Pakta NGANG PAA PA NA 1 


221 kala 29 SARI LA 
5495. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Anas bin Iyadl dari 'Ubaidullah dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma 
telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


"Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari Kiamat, 
di katakan kepadanya, "Hidupkanlah apa yang telah kamu gambar ini." 


Bab: Mencopot gambar 
255 s 3 NAGA GAN A SA E 5 
تنه‎ LENSA Si La gak ا‎ WAS 


5496. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dari Yahya dari 'Imran bin Hithan bahwa Aisyah radliallahu 'anhu telah menceritakan 
kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan (gambar) 
salib melainkan beliau akan menghancurkannya." 


rg 


iaag gilis عدا‎ AAA ANAE 


- an 


ANA يول‎ Angan NI, = a PARAS 
Pan RI San Ata MAA وع ر ا‎ 
يَدَيْه حَنَى بلع‎ Jalan) PESAN AE ita : KA [yaa 


raba KAN ESA ya NAGA الله‎ IN gan Gêgana Wi ep 


5497. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid 
telah menceritakan kepada kami 'Umarah telah menceritakan kepada kami Abu Zar'ah dia 
berkata: saya masuk rumah (milik salah seorang) penduduk Madinah bersama Abu Hurairah, 
lalu dia melihat ke atap rumah ada sesuatu yang bergambar, dia berkata: saya mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Dan siapakah yang lebih lalim dari pada 
orang-orang yang pergi untuk membuat ciptaan seperti halnya ciptaan-Ku. Maka hendaklah 
mereka menciptakan jagung, atau biji-bijian atau biji gandum'"!. Kemudian Abu Hurairah 
meminta tempat air wudlu dan beliaupun berwudlu, mencuci kedua tangannya hingga 
ketiaknya, saya bertanya: "Wahai Abu Hurairah, apakah anda mendengar sesuatu dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (tentang hal ini)? Dia menjawab: "inilah yang akan 
menjadi cahaya di hari kiamat." 


Bab: Gambar yang diinjak-injak 
JAS KA A من‎ NE Mela WE Sasana WA BE 


383 aba nasak E رشو لال صل ال‎ GET Ge Ane Ea : ا أي قَالَ سيعت‎ EA SK 


LA 
w م‎ 


ARIES pe ALI سول اش‎ PA EA NS 
ha ESL PESAN gl ya iaka BAE Ú 


5498. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dia berkata; saya mendengar Abdurrahman bin Al Qasim -dan tidak ada seorang pun 
di Madinah yang lebih utama dari pada dia- dia berkata; saya mendengar Ayahku berkata; 
saya mendengar Aisyah radliallahu 'anha menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sekembalinya beliau dari safarnya, waktu itu saya telah membuat pembatas (satir) dari kain 
yang bergambar dalam ruanganku, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya 
beliau langsung memotongnya sambil bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang paling 
keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai 
ciptaan Allah." Aisyah melanjutkan; "Kemudian saya membuatnya menjadi satu bantal atau 
dua bantal." 


AF D aa 


Je ba AREE 0 Ae Sala ejas رو‎ Mas para 


alab, aa ja 2 اشا‎ 


z 


a D 


5499. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdullah 
bin Daud dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah dia berkata; "Setibanya Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dari safar (bepergian), saya menggantungkan satir pembatas yang bergambar, lalu 
beliau memerintahkanku melepas satir tersebut, maka aku pun melepasnya. Dan saya juga 
mandi bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari satu wadah." 


Bab: Dimakruhkan duduk diatas gambar 


SAS ehi en ن الاسم‎ BEE, PPA ang GA SS 
KAN PO AIA ار‎ SAE NGAJAL ير‎ MAD 
4و‎ 


Si a ASA Ia Se Ini a 
is aaay ÉA ASEAN SNI 


5500. Telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari Al Qasim dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia telah membeli 
numrugah (bantal yang digunakan untuk duduk) yang ada gambarnya. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallampun berdiri di depan pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. maka saya 
bertanya, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah, sebenarnya dosa apa yang telah 
aku perbuat?" beliau bersabda: "Bantal apakah ini?" Dia menjawab: "Aku telah membelinya 
agar anda duduk di atasnya atau anda jadikan sebagai bantal." Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada Hari Kiamat. 
Dikatakan kepada mereka: 'Hidupkan yang telah kalian buat, ' (beliau bersabda): 
"Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya." 


222? bož 2 2 272 7 2 ر ردو‎ 2 
طْلْحَةَصَاحِبٍ رَسُولٍ‎ EA NE بن سوي‎ Pn SIASAH Tera 


P A PRA 2 وم يد هوم‎ pu 
aas JANG NG a مايه و‎ Áá Mi sa D. 
23-49 Kerak 


E yahh 3 We: Na aa زيدفعد‎ ca Faby 


A 


> و 03 - PRA WG AH) AAA‏ 2 و Aa AT‏ وا او چو 
ANE A NYA Aa a bana 1g PIN Nn‏ 


IN NG 


حدر ید دان طا kasa GAMAN MAS‏ 


5501. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah seorang sahabat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dia berkata; Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah bersabda: "Sesungguhnya Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang 
di dalamnya ada gambar." Busr berkata: kemudian Zaid menderita sakit, maka kami pun 
menjenguknya, ternyata di pintunya terdapat tirai yang bergambar, lantas kataku kepada 
Ubaidullah anak tiri Maimunah isteri nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidakkah Zaid pernah 
mengabarkan kepada kami tentang gambar di hari pertama?" Ubaidullah menjawab, 
"Apakah kamu tidak mendengarnya waktu dia mengatakan, "Kecuali nomer di pakaian?" 
Ibnu Wahb berkata: telah mengabarkan kepada kami 'Amru yaitu Ibnu Al Harits telah 
menceritakan kepadanya Bukair telah menceritakan kepadanya Busr telah menceritakan 
kepadanya Zaid telah menceritakan kepadanya Abu Thalhah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


Bab: Dimakruhkan shalat dalam gambar 


A? اور‎ 


2 و م و‎ 259 P Ah ر ےچ‎ 22A BAN, ? ےچ‎ 
KE رضي‎ Su teu حَدثتاعَبّدالعز يز‎ A IE SAS Tkp gas WAH 


r LA 


Fip a a 2 yag KAN لَب صل‎ IE coy Sa 356 JG 
- 4 PAN 
يرْْكَعرض لي في صلا‎ a NG 


5502. Telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas radliallahu 
'anhu dia berkata, "Bahwa Aisyah memiliki sehelai kain yang bergambar dan digunakan 
sebagai tabir rumahnya, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: 
"Singkirkanlah ia dariku, karena gambarnya selalu memalingkanku dalam shalat." 


Fa 


Bab: Malaikat tidak rumah yang didalamnya ada gambar 
KE SEMASA هو‎ PA h5 NENGA DAWAN Aa ANG 
Lis TENER عَلَيه حَتّى اذ‎ SJ Arakan gala Par DIAN 5% 


7 - 


Y TEA KAA IIS 35 Jua Kisah la gai LN AAA á 
4 (XP 


5503. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dia berkata: telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb dia berkata, telah menceritakan kepadaku Umar yaitu Ibnu 
Muhammad dari Salim dari Ayahnya dia berkata: "Jibril pernah berjanji kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, namun Jibril terlambat datang hingga Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam menunggu sangat lama, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam keluar dan 
menemuinya lalu menanyakan sebenarnya apa yang tengah terjadi, maka Jibril berkata 
kepada beliau: "Sesungguhnya kami tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat 
gambar dan anjing." 


Na 


TE 


Bab: Seseorang yang tak masuk rumah karena ada gambar 


4 و 


INA نن شمر َْابِصََرَضِي‎ Dea اماو‎ KARI NA AK YA 
ANA AT فار‎ Ela a ANG KERNA yura SIA 
ب إل اله‎ Hanin laga soii TEA عَلَيهوَسَلَمَكَامَعَلَ‎ 
سَّدَهَاَقَالَرَسُولُ‎ SAE MEN ANENG AN هذه‎ ICU JEL SALA ASI 
Jé sái SI نَيَوْمَ الْقيَامَدَوَ‎ Pe A 


SIDANG PSA | 


5504. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari Al 
Qasim bin Muhammad dari Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, 
bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa dirinya pernah membeli numrugah (bantal yang 
digunakan untuk duduk) yang ada gambarnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallampun berdiri di 
depan pintu dan tidak masuk ke dalam rumah. Seolah-olah Aisyah melihat kemarahan di 
wajah beliau, maka dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan kepada 
Rasul-Nya, sebenarnya dosa apa yang telah aku perbuat?" beliau bersabda: "Ada apa dengan 
bantal ini?" Dia menjawab: "Aku telah membelinya agar anda duduk di atasnya atau anda 
jadikan sebagai bantal." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya 
orang yang menggambar gambar ini akan disiksa pada hari Kiamat. Dikatakan kepada 
mereka, 'Hidupkan yang telah kalian buat, ' kemudian beliau bersabda: "Sesungguhnya 
malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya." 


Bab: Yang melaknat penggambar 
كسب المي‎ LAIN Ng E AN 
| spaig nhh ien ÁS باو مو‎ ANÍS TES 


5505. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Aun bin Abu 
Juhaifah dari Ayahnya bahwa dia pernah membeli seorang budak tukang bekam, lalu dia 
berkata; "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang hasil penjualan darah, 
hasil penjualan anjing dan hasil pelacuran, beliau juga melaknat pemakan riba dan yang 
memberi makan, orang yang mentato dan yang minta ditato serta melaknat penggambar." 


Bab: Siapa yang menggambar manusia dan jin, pada hari kiamat diperintahkan 
untuk menghidupkan 


Bug و ر‎ os LING aL saygi, ERA aon E A TAD 
Pa $ 5 3 ... . “ ADA e e [4 8 lw 00 
AMT 4 a Ka 21244 ا‎ 3g ana EEP 51 117 226 NGENE 
سيل فقال‎ aa صل الله‎ Ga) SINGA PUN و‎ gê an si 
ا “٤ور و‎ PE ےو‎ 2 -22 KAN ne و‎ ET Paz 21234 is رج ع يي و‎ 
Ka GA SUKA 33 كلق‎ BA الَهعَليَه و سَلَم يقو ل مَنَصَورَ صو رة في‎ la 


N‏ عَوَليسبتافخ 
Telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Al Walid telah menceritakan kepada kami‏ .5506 
Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id dia berkata: saya mendengar An Nadir bin‏ 
Anas bin Malik bercerita kepada Ibnu Abbas, katanya, "Saya pernah berada di sisi Ibnu Abbas‏ 
sementara orang-orang bertanya tanpa menyebutkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
hingga dia di tanya, lantas Ibnu Abbas menjawab: "Barangsiapa menggambar suatu gambar‏ 
di dunia, maka pada hari Kiamat akan dibebankan baginya untuk meniupkan ruh padahal ia‏ 
tidak akan mampu meniupkan ruh."‏ 


Bab: Menunggang hewan 


کے ور ر yana‏ رع ERE ka Pa. sa‏ 
PISA SS‏ ضفو ارعن يو AA‏ يدَعَنَابْنٍ 5 LA Dabel‏ 3 
.. ا رو َال ا TAK‏ ار T- PA‏ كاذ 212 Aan Z‏ ,5 
رضي الله عنما انر سول اله صل JÊSS AAA‏ جار Ie‏ فِعَليَەقطيفه فد AS‏ 

4 gi NA 
3815 San 3 313 


5507. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Abu 
Shafwan dari Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Usamah bin Zaid radliallahu 
'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menaiki keledainya yang berpelana 
dari kain fadak, sementara Usamah membonceng di belakangnya." 


Bab: Menunggang hewan dengan bertiga 
DUANG AL A gr As ر‎ Z 2 Su Papa ےا 22 ودام‎ 45 ZA 259, 
ره‎ A 7 25 a? A و و‎ á 4 < 4 A A 4 
الْمُطْلِبفَحَمَلوَاحِدَابَينَيَدَيْه‎ AE SAE NE gk صل الله عليه و‎ LAN قم‎ 
pra AN 


5508. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma dia berkata; "Setibanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Makkah, beliau 
disambut anak-anak Bani Abdul Mutthalib, lalu beliau menggendong salah satu diantara 
mereka di depan dan yang lain di belakang beliau." 


Bab: Pemilik hewan menumpangkan orang lain di hewan tunggangannya 


ر ور کو وت ر کےا و ار ر ر ر كم 501 Atma D 7a‏ 

3 At PL ERA NA (kekar SA جور بز‎ ARE DSN PO 2124 ر‎ gya رو‎ GBLA 2 

انع ساق 5 سول الو صل الله عليه وسل وقد قثم بَينِيَدَيّهِوَالفضل خلفه أو قث خلفه 
LA‏ 


8? z sah 21384 1 ا‎ 2 - 


5509. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dia menyebutkan tiga 
keburukan di samping Ikrimah, lalu dia berkata: Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah datang sambil menggendong Outsam di hadapannya dan Al Fadl di 
depannya atau Outsam di belakangnya dan Al Fadl di depannya, lalu manakah diantara 
mereka yang jelek atau manakah di antara keduanya yang lebih utama." 


Bab: Laki-laki membonceng laki-laki 


رت 


x ELÉ ia NUN بُ‎ AN ISIS bis حد‎ Ea GAN KANA 


Jak GANG NG JE NG ga َه إا ا‎ SEA A 
ووو‎ 34 2 4 A 2A 


MEP IA AN gen EN EPA سار‎ IA AN رسو ل‎ NG 


pr 24 


NE saka EA سَعَدَيَكَكَالَهَلكَدْرِيمَاحَقٌ‎ 47 aja SITE JUAL سَاءَ‎ 


و 


6 m PAN JENG aoe EN IE 255 
i as FANS ANA Jah bag IRI BEAT رسو‎ ARE at 


2 


“ 


HR SANA NGALAH 


5510. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah telah menceritakan kepada kami Anas 
bin Malik dari Mu'adz bin Jabal radliallahu "anhu dia berkata: "Ketika saya membonceng Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan tidak ada yang menengahi keduanya melainkan hanya kursi 
kecil diatas pelana. Beliau bersabda, "Wahai Muadz bin Jabal!" Jawabku, "Ya wahai 
Rasulullah! saya penuhi pangilan anda", kemudian berjalan sesaat lalu bertanya, "Wahai 
Muadz bin Jabal!" jawabku, "Ya, wahai Rasulullah saya penuhi panggilan anda", kemudian 
beliau berjalan sesaat dan bertanya, "Wahai Mua'dz bin Jabal." Jawabku, "Ya wahai 
Rasulullah! saya penuhi pangilan anda", beliau bersabda: "Apakah engkau tahu apa hak Allah 
atas para hamba?" Jawabku, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda: "Hak 
Allah atas para hamba-Nya adalah agar mereka beribadah kepada-Nya semata dan tidak 
menyekutukan-Nya dengan suatu apapun", Kemudian beliau berjalan sesaat dan bersertu, 
"Wahai Mua'adz bin Jabal." Jawabku: "Ya wahai Rasulullah, saya penuhi panggilan anda." 
Beliau bersabda: "Apakah engkau tahu hak hamba atas Allah, jika mereka melakukan itu?" 
Jawabku; "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu", beliau bersabda: "Hak para hamba atas 
Allah adalah Dia tidak akan menyiksa mereka." 


Bab: Wanita membonceng laki-laki 


حد دد | (eat ara‏ د Ke ej‏ 3 نباو NAGA E‏ نأي إِسَحَاقَ 


2 DA SA تدك‎ 


IS لم من‎ SA ga ANGE 
ردير لالضلا‎ AN AE SENA AS Jai عدو هو سور‎ aana َر‎ 
مت‎ SENAI gen ISL 

كدت الو لور کټ رسو ل JAN SEN TE TEA‏ 


EAEE 
Pd A ANA Pd A vd 
عَابِدونَلرَ بتَاحَامِدونَ‎ 


LEAN po ML 3 Alek Sae 


ر ورود رر 


ANE A3) aa 


| 


beb ya TG 


5511. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad bin Shabah telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin 'Abbad telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
mengabarkan kepadaku Yahya bin Abu Ishag dia berkata: saya mendengar Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata: "Kami bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
kembali dari Khaibar, sedangkan saya membonceng Abu Thalhah yang sedang berjalan 
(dengan berkendara) sementara sebagian isteri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ada 
yang membonceng di belakang Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, tiba-tiba unta beliau 
terjatuh, spontan aku berkata, "Seorang wanita..." lalu aku pun turun, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya ia adalah ibu kalian." Lalu aku 
mempersiapkan kendaraan beliau dan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pun 
menaikinya, ketika Madinah telah dekat dan terlihat oleh kami, beliau bersabda: "Kami 
kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji Rabb kami." 


Bab: Telentang, dan meletakkan kaki diatas yang lain 


A - D 

iyki 2‏ 2 24 ر a? AN‏ وه 273 ر م رن > م و NGA‏ مدي م و ما سن WE‏ 
Z‏ 

g 


Si‏ 2 هوم + m 7 P Pt an a‏ 2م 
التب صل ja‏ سَلْمَ SAN an Sea‏ 


5512. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Abbad bin Tamim dari 
Pamannya bahwa dia pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tengah terlentang di 
masjid sambil meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain." 


Kitab: Adab 


Bab: Firman Allah "Dan Kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada 
orangtua" 


ر ضوعو P‏ | ل TANGGA‏ و وا A A‏ و بر هع A A‏ 
Aas‏ الو ليد حَدَتمَا شَعْبَّة قال الو ليدي NE‏ أخبرز قا A ap MAA ANE‏ 
بوالوليد ape Q 2 DA‏ بباي يفو 


2 1 < 


ka PRENE Jé Ser أَخْبرَكَاصَاحِبُ‎ 


2 


NAN Jaga BU d NANGI A a NG HENG AN AS 


SNS ب وولو اسر‎ ai 


5513. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah berkata; Al Walid bin 'Aizar telah mengabarkan kepadaku dia berkata; saya 
mendengar Abu 'Amru Asy Syaibani berkata; telah mengabarkan kepada kami pemilik rumah 
ini, sambil menunjuk kerumah Abdullah dia berkata; saya bertanya kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; "Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau bersabda: "Shalat tepat 
pada waktunya." Dia bertanya lagi; "Kemudian apa?" beliau menjawab: "Berbakti kepada 
kedua orang tua." Dia bertanya; "Kemudian apa lagi?" beliau menjawab: "Berjuang di jalan 
Allah." Abu 'Amru berkata; "Dia (Abdullah) telah menceritakan kepadaku semuanya, 
sekiranya aku menambahkan niscaya dia pun akan menambahkan (amalan) tersebut 
kepadaku." 


Bab: Siapa yang paling berhak digauli dengan baik 


32A‏ رر 


pra! A AG 
ADA 2 6 at LA 2*2 اعم‎ I 
NGE aa Ab g áo 385 h ع‎ RA سعيدحد‎ AA Was 
- í 


NANANG قال بارشو‎ SANA جل | ل‎ SAS ESA 53 


P 


2 5“ 
و ر جر 0ا 


132153 PN han NI, ES SAR Ah 
5514. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari 'Umarah bin Al Oa'ga' bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radliallahu 
'anhu dia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sambil berkata: "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti 
kepadanya?" beliau menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi: "Kemudian siapa?" beliau 
menjawab: "Ibumu." Dia bertanya lagi: "kemudian siapa lagi?" beliau menjawab: "Ibumu." 
Dia bertanya lagi; "Kemudian siapa?" dia menjawab: "Kemudian ayahmu." Ibnu Syubrumah 
dan Yahya bin Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zur'ah hadits seperti di 
atas." 


Bab: Tidak berjihad kecuali seijin Kedua orang tua 


کد امد كد ا ےک فاو و شه قا AS SAS GA e AN CAN‏ 


... 
pa 


7 KAS ega ال‎ Io EA E AS حَبِيبٍعَ نأب‎ > PENS í 


3 5200008 بَوَانِقَالَتَحَمْ قَالََفِيمَا فَجَاهِدٌ 


5515. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan dan Syu'bah keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Habib dia 
berkata. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Habib dari Abu Al "Abbas dari Abdullah 
bin 'Amru dia berkata: seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 
"Saya hendak ikut berjihad." Beliau lalu bersabda: "Apakah kamu masih memiliki kedua 
orang tua?" dia menjawab: "Ya, masih." Beliau bersabda: "Kepada keduanya lah kamu 
berjihad." 


Bab: Jangan seseorang mencela kedua orangtuanya 


A PA 
[a A ار و‎ 


aA A ےا د يرم‎ e 


2 4 


SULE KE Nae MA an 


Z 


5 


AGA LN Kieta LA ag IG EN Ge 53 é 


الل مدقيل اروز 507 


AG pe 


دت امه 


5516. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd dari Ayahnya dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru 
radliallahu 'anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya 
sendiri, " beliau ditanya: "Kenapa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?" beliau menjawab: 
"Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas 
mencela ayah dan ibu orang yang pertama." 


Bab: Pengabulan doa orang yang berbuat baik kepada orangtua 


1 


> م‎ NG A ر ر و‎ A ma 
مر دي‎ NB KA IE اهم بو‎ Ad Jan NGA Aa 
AN e” Ak D On Pa 4, 5 Aa 


sanga s4 n TT KAN 


000 PA a2, PA و‎ 


ISU EGA ga Gee د‎ ERA HA NG متي‎ aa 


SSS NELLA PEN BLU الجر‎ NGA) ولي‎ 


A Kike siiis ih Ale ti Re EA, 

KAH) SIS JA وكام 3: حَنَّى‎ UBI anis AA $ 
en an 
Ka wa سَدَّمَايُحِبٌ الرَجَالَاليْسَا‎ BAT TES A 


22 nara 


GENG GA in ت بین‎ KAA Jun منت اکل‎ EL Ken Ba Wah حى اد‎ 
asagi iaig KE R aib 


P 


ANN aa 


Pai LG g Pia BE pnts JAN قال ال‎ 5 ANG 33 ۴ Wi WAE 36 


DA phi‏ صت bra S2 NOS! : es aae‏ مئه بر 
sáb SENI a 25‏ أَعَطِنِي JE AJO US KAL‏ 
KAS IU á eels ANAK SSL AINI EU AN AA‏ 

08 Ag PU EN NGE 


5517. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami Isma'il bin Ibrahim bin 'Ugbah dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu 
Umar radliallahu 'anhuma dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Suatu ketika tiga orang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun hingga mereka 
berlindung ke dalam suatu gua yang terdapat di gunung. Tanpa diduga sebelumnya, ada 
sebongkah batu besar jatuh menutup mulut goa dan mengurung mereka di dalamnya. 
Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada temannya yang lain: 'Ingat-ingatlah 
amal shalih yang pernah kalian lakukan hanya karena mengharap ridla Allah semata. Setelah 
itu, berdoa dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan amal shalih 
tersebut, mudah-mudahan Allah akan menghilangkan kesulitan kalian. Kemudian salah 
seorang dari mereka berkata: 'Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya mempunyai dua orang tua 
yang sudah lanjut usia. Selain itu, saya juga mempunyai seorang istri dan beberapa orang 
anak yang masih kecil. Saya menghidupi mereka dengan menggembalakan ternak. Apabila 
pulang dari menggembala, saya pun segera memerah susu dan saya dahulukan untuk kedua 
orang tua saya. Lalu saya berikan air susu tersebut kepada kedua orang tua saya sebelum 
saya berikan kepada anak-anak saya. Pada suatu ketika, tempat penggembalaan saya jauh, 
hingga saya baru pulang pada sore hari. Ternyata saya dapati kedua orang tua saya sedang 
tertidur pulas. Lalu, seperti biasa, saya segera memerah susu. Saya berdiri di dekat keduanya 
karena tidak mau membangunkan dari tidur mereka. Akan tetapi, saya juga tidak ingin 
memberikan air susu tersebut kepada anak-anak saya sebelum diminum oleh kedua orang 
tua saya, meskipun mereka, anak-anak saya, telah berkerumun di telapak kaki saya untuk 
meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut saya dan anak-anak saya 
jalankan dengan sepenuh hati hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa saya 


melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharap ridla-Mu, maka bukakanlah celah 
untuk kami hingga kami dapat melihat langit! ' Akhirnya Allah membuka celah lubang gua 
tersebut, hingga mereka dapat melihat langit. Orang yang kedua dari mereka berdiri sambil 
berkata: 'Ya Allah, dulu saya mempunyai seorang sepupu perempuan (anak perempuan 
paman) yang saya cintai sebagaimana cintanya kaum laki-laki yang menggebu-gebu terhadap 
wanita. Pada suatu ketika saya pernah mengajaknya untuk berbuat mesum, tetapi ia 
menolak hingga saya dapat memberinya uang seratus dinar. Setelah bersusah payah 
mengumpulkan uang seratus dinar, akhirnya saya pun mampu memberikan uang tersebut 
kepadanya. Ketika saya berada diantara kedua pahanya (telah siap untuk menggaulinya), 
tiba-tiba ia berkata, 'Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka 
cincin (menggauliku) kecuali setelah menjadi hakmu." Lalu saya bangkit dan 
meninggalkannya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau pun tahu bahwa saya melakukan hal itu 
hanya untuk mengharapkan ridhla-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah suatu celah lubang 
untuk kami! ' Akhirnya Allah membukakan sedikit celah lubang lagi untuk mereka bertiga. 
Seorang lagi berdiri dan berkata; 'Ya Allah ya Tuhanku, dulu saya pernah menyuruh 
seseorang untuk mengerjakan sawah saya dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah 
menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata: 'Berikanlah hak saya kepada saya! ' Namun 
saya tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut hingga ia merasa sangat jengkel. 
Setelah itu, saya pun menanami sawah saya sendiri hingga hasilnya dapat saya kumpulkan 
untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa penggembalanya. Selang berapa 
lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak saya berikan datang kepada saya dan 
berkata, 'Takutlah kamu kepada Allah dan janganlah berbuat zhalim terhadap hak orang lain! 
' Lalu saya berkata kepada orang tersebut: 'Pergilah ke beberapa ekor sapi beserta para 
penggembalanya itu dan ambillah semuanya untukmu! ' Orang tersebut menjawab: 
'"Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu mengolok-olok saya! ' Kemudian saya katakan 
lagi kepadanya: 'Sungguh saya tidak bermaksud mengolok-olokmu. Oleh karena itu, ambillah 
semua sapi itu beserta para pengggembalanya untukmu! ' Akhirnya orang tersebut 
memahaminya dan membawa pergi semua sapi itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah 
mengetahui bahwa apa yang telah saya lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari ridla- 
Mu. Oleh karena itu, bukalah bagian pintu goa yang belum terbuka! ' Akhirnya Allah pun 
membukakan sisanya untuk mereka." 


Bab: Durhaka kepada orangtua diantara dosa besar 


Sea Pa, aa E NKASS ek AA SAS 


IM 


SA 4, BAR ENG كيهو سام قال اه حر مء کټ ڪي عقو‎ Ajay 
Ja JI AJE FS قالۇ‎ sda مک‎ E 5 


5518. Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Manshur dari Al Musayyib dari Warrad dari Al Mughirah bin Syu'bah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas 
kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta 
dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian tiga perkara, yaitu; 
suka desas-desus, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta." 


ea A 25 RAN GE اسِطِييٌ‎ SAS ii 


- R 


NGANG 26 JEG AS La Nila ag Ar AN AN عَنَهُكَالَقَالَرَسُو‎ 


PN ME II BINI AKA N ق الو‎ t ÁL 


Pd A 


Pn 23 ر‎ 
er VE, b 5 RAREST EASA, 


5519. Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Khalid Al Wasithi 
dari Al Jurairi dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya radliallahu 'anhu dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak maukah aku beritahukan kepada 
kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab; "Tentu wahai Rasulullah." 
Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua." -ketika itu beliau 
tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya: "Perkataan dusta dan 
kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu." Beliau terus saja mengulanginya 
hingga saya mengira beliau tidak akan berhenti." 


A 


JG Sal ANG a D £ EARN حَدَدْنِي محمد‎ 


يعت َس بنَمَالِكِرَضِيَ عنقا گر SEA LAI is‏ ا لع 


A 


A 


AK ألا أيه‎ Jua EA االو‎ ALI TENG الحكباير‎ 


> 


niaga ANA 6 Nga ANTA AN ARA 


5520. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata: telah 
menceritakan kepadaku 'Ubaidullah bin Abu Bakr dia berkata: saya mendengar Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menyebutkan 
tentang dosa besar atau beliau ditanya tentang dosa besar, lalu beliau menjawab: 
"Menyekutukan Allah, membunuh jiwa dan durhaka kepada kedua orang tua." Lalu beliau 
bersabda: "Maukah aku beritahukan kepada kalian yang termasuk dari dosa besar?" beliau 
bersabda: "Perkataan dusta atau beliau bersabda: "Kesaksian palsu." Syu'bah mengatakan: 
"Dan saya menyangka bahwa beliau mengatakan: "Kesaksian palsu." 


Bab: Tetap menjaga hubungan dengahn orangtua musyrik 
SEE SAN AA بغر‎ a اس‎ Lan Wis 
الي صل اه‎ Asa بي أي دان ڪه الي ڪل قله‎ STA رَضِيَ‎ 
AS KB Sp tik PA SEN BIKE AYAM قال ابر‎ PAVER? sasis 


Ag 


5521. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah telah mengabarkan kepadaku Ayahku 
telah mengabarkan kepadaku Asma’ binti Abu Bakr radliallahu 'anhuma dia berkata, "Ibuku 
datang pada masa Nabi shallallahu "alaihi wasallam menemuiku dalam keadaan 
mengharapkan baktiku, lalu saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Apakah 
saya boleh berhubungan dengannya?" beliau menjawab: "Ya." Ibnu 'Uyainah lalu berkata: 
"Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang 
tidak memerangi agama kalian (OS Al Mumtahanah, 8)." 


Bab: Isteri tetap menjaga hubungan ibunya sekalipun telah bersuami 


2 615 22 25 2722 2 la 2 Z pena ےار 22 259 م‎ 


2 


NN 


PA - - 
g b | ع و سدم‎ 


PAN GA a page صل‎ AN a iBA 
IA OEM 3 


5522. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 
'Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bahwa Abdullah bin Abbas telah 
mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sufyan telah mengabarkan kepadanya bahwa 
Heraklius pernah mengutusnya kepada Nabi, lalu beliau yaitu Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Kami di perintahkan (oleh Allah) untuk menegakkan shalat, 
bersedekah, mema'afkan dan menjaling hubungan persaudaraan." 


Bab: Tetap menjaga hubungan saudara yang musyrik 
FALSE en PANAS A NE SSS A سی‎ yA IS 
انمي > اسه راا وار‎ AL ta EA AN KA Da Ud 4 74 GA 2 12م‎ PAGA 
kade SES هذهو‎ NANG gan JUS SA pda LE EA رضي‎ 
7 ور > مع‎ a 2 ا رو ع توم 7 ر مو‎ KT E TS ا م‎ 
Jaa Aga Ia وا جَاء ك الۇ فو قال‎ 


2 0 ار ص ر e‏ 2 و ره 2 z 2 z Paud‏ 2 < 

Nabi, UII A Aa Ian pat JI 

A O ae una‏ وء ر aga‏ د 

sê baa jalang Il Perah أو كك‎ 

5523. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dia berkata, saya 
mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata: "Umar pernah melihat baju sutera yang 
bercorak dijual, lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah, Alangkah bagusnya seandainya Anda 
membelinya untuk Anda pakai berkhutbah pada hari jum'at', dan di saat menerima para 
utusan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Yang memakai sutera ini 
hanyalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat. Tidak berapa lama Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam diberi seseorang beberapa helai pakaian diantaranya kain sutera. Lalu beliau 
kirimkan sehelai kain sutera kepada 'Umar. Maka Umar bertanya: "Ya Rasulullah! Bagaimana 
anda menyuruhku untuk memakai baju sutera ini? Bukankah kemarin Anda telah berkata 
kepadaku tentang baju ini?" beliau menjawab: 'Aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk 


kamu pakai, namun untuk kamu jual atau kamu pakaikan kepada orang lain' Lalu Umar 
memberikan kain itu kepada saudaranya yang masih musyrik di kota Makkah." 


Bab: Keutamaan shilatu rahim 


A و دسم 7 و‎ Lai 


TEA بْنَطَلْحَدَعَنْأَبي‎ ga ALA JET Ka "AN LA PAEA 


- 
2 2 


KA KAA jai Lela aa GL aa ENA 


4 A A Ta 
ga س‎ ANA سود اب‎ NE 32, 57 75 ALERA ga KA 
PASS مع‎ AN ah Jan BE NG ابرع‎ CN CAN CA ANY 


- 2 م 5 


SL A > PA 2 وم بار ا اس ع‎ Da 2203 KANG 46 ka 242371 


س 


ala METEN TOIRE jad RAY HJ 
sol نه كَانَعَلَ‎ SE دَرَهَاكَالَ‎ NIA Ng Pak An SAS Aa 


5524. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Utsman dia berkata, saya 
mendengar Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub dia berkata: beliau (Nabi) pernah di tanya: 
"Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke 
surga." Dan telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Bisyr telah menceritakan 
kepada kami Bahz bin Asad telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Utsman bin Abdullah bin Mauhab dan ayahnya Utsman bin Abdullah 
bahwa keduanya mendengar Musa bin Thalhah dari Abu Ayyub Al Anshari radliallahu 'anhu 
bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan 
yang dapat memasukkanku ke surga." Orang-orang pun berkata: "Ada apa dengan orang ini, 
ada apa dengan orang ini." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Biarkanlah urusan orang ini." Lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam melanjutkan sabdanya: 
"Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, menegakkan shalat, dan 
membayar zakat serta menjalin tali silaturrahmi." Abu Ayyub berkata: "Ketika itu beliau 
berada di atas kendaraannya." 


Bab: Dosa memutus silatu rahim 


KESAN MS Sa Bea A AA Na‏ نم قَالَإِنَ 


مه 


BEE Jas SY Sagala PAT BISA SENAR ag حو‎ 


5525. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab bahwa Muhammad bin Jubair bin Muth'im berkata: bahwa 
Jubair bin Muth'im telah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturrahmi." 


Bab: Siapa yang diluaskan rejekinya, karena silatu rahim 


22 و م2 


E EEIEIEE NG ane ENEA naa 

42 0000 ر ھر ور ے وج وهر‎ y 21244 و بي راو 0م ر‎ GL SAI A Pep 

455 SA de 0 Gan bya) yii سيعت ر سول الله صل اللْهعَلِيهوَسَلمَ‎ GEEN ضې‎ 33 3 A 

2. 27 A و‎ 5 2 

ia hab a 

5526. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami 

Muhammad bin Ma'an dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Sa'id bin Abu 

Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin dibentangkan pintu rizki untuknya dan 
dipanjangkan ajalnya hendaknya ia menyambung tali silaturrahmi." 


I Ff 2A 2 se PANS l a2 > ليم‎ Au م‎ 2E asoa ےار در‎ 
5 - - 


4 
3, Pai Pita eS n? اوه‎ IPLE PEPPEN 21244 ROS 
جه‎ Jao PISA SADA LAA Aa jan صل الله‎ 


5527. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa ingin lapangkan pintu 
rizgi untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturrahmi." 


Bab: Siapa menyambung silatu rahim, Allah menyambungnya 


4 - A PPARA = A وري ور‎ Pa Z 2 1G 
ور‎ wr بم‎ 2 144 wA A م‎ LINI ? ps AN 2 BII 2 3 3 0 
PAPAN 2 4 


t A EN ANN وسم قال‎ LEAN Ni ag 


2 0 h 4 A و‎ ANGGÉ hu LK» Ai GANG I Z 2z 
أقطع مَنَ قطعَكِ‎ se a بك من القطيعَة قال َعَم أمَاَرَضين‎ a NEG 


اتل TEE‏ لَك قال رسو لا صل ael‏ سم قاقر غو Asie Kan‏ 


2 ر 56 ام‎ shi . A 24,56 
AN تقطعو‎ IN as 30 


5528. Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Mu'awiyah bin Abu Muzarrid dia berkata: saya 
mendengar pamanku Sa'id bin Yasar bercerita dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Setelah Allah menciptakan semua makhluk, maka rahim pun 
berkata: "Inikah tempat bagi yang berlindung dari terputusnya silaturahim (Menyambung 
silaturahim).' Allah menjawab: 'Benar. Tidakkah kamu rela bahwasanya Aku akan 
menyambung orang yang menyambungmu dan memutuskan yang memutuskanmu? ' Rahim 
menjawab, 'Tentu, wahai Rabb' Allah berfirman: "Itulah yang kamu miliki." Setelah itu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jika kamu mau, maka bacalah ayat berikut 
ini: Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 
dan memutuskan hubungan kekeluargaan? OS Muhammad: 22. 


AI BAN Ear 34) MI A KALA NAN EN SALA 
bya pake و‎ aa قفالا‎ Mah جم‎ SI Wake WA A 
223) < 5 í z 


5529. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Sesungguhnya penamaan rahim itu diambil dari (nama Allah) Ar Rahman, lalu Allah 
berfirman: Barangsiapa menyambungmu maka Akupun menyambungnya dan barangsiapa 
memutuskanmu maka Akupun akan memutuskannya." 


333 25 45 9 PAK so AA [At WA rata 

pisa PE AN EN ب اال قال ا‎ AAS AN 

ME ; E a en 33 
cak ss AIA AA TAAT paha Nas 


5530. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Bilal dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Mu'awiyah bin Abu 
Muzarrid dari Yazid bin Ruman dari 'Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Ar rahim 
(silaturahim) adalah syijnah (daun pohon yang rindang) barangsiapa menyambungnya maka 
aku akan menyambungnya dan barangsiapa memutuskannya maka akupun akan 
memutuskannya." 


Bab: Rahim disambung Allah karena usaha manusia menyambungnya 
PI شُعْبَُعَنإِتْمَاعِيلَ ب نأي‎ BSA kis 1 PAR A اا و‎ 
AA A NAN ASN شعت‎ 
E A صل ا‎ et PA AJA ta Sa 


VENONS ALS na PNS Ls peni AE AN AG PAR SAS GAS 


gala NIS ALS £ Ca قَالَ‎ MAN و بن‎ Pel eh Kikas JA JM KE 


- PA Aan 


AR ES ANG ani PIL lee pas ENG UN AA و کڪ‎ 
42 AS ANU sis 


5531. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Abbas telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Isma'il bin Abu Khalid 
dari Qais bin Abu Hazim dari 'Amru bin Al 'Ash dia berkata; saya mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam secara jelas dan terang-terangan bersabda: "Sesungguhnya keluarga Abu 
(fulan) -Amru berkata; di dalam kitab putihnya Muhammad bin Ja'far- bukanlah dari para 


waliku (penolongku), sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang-orang shalih dari kaum 
Mukminin." 'Anbasah bin Abdul Wahid menambahkan, dari Bayan dari Oais dari 'Amru bin Al 
'Ash dia berkata: saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (bersabda): "Akan tetapi 
mereka (keluarga Abu fulan) masih memiliki tali silaturrahmi yang aku tetap akan 
menyambungnya dengan tali silaturrahim itu." Abu Abdullah mengatakan: dan yang tertulis 
menggunakan redaksi "bibalaha (menyambungnya)." Namun yang shahih dan yang lebih 
pantas adalah "Bibalaaliha (menyambungnya)." Aku tidak tahu dari segimana kalimat 
"Bibalaha (menyambungnya) " didapatkan. 


Bab: Menyambung silatu rahim bukan menyepadani 


KEL AD ape Jaba عَنَالْأَعَمَشِوَالْحَسَنِبْنِعَمْ‎ AA ES داد دب كير أ‎ 
ا‎ PAM PAT a Na ملا عفد‎ APN a 
ج‎ LAB NA Na نكن‎ KAN PEKA AWAN Njeng) 


MI, 


2 


5532. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy, Hasan bin 'Amru dan Fithr dari Mujahid dari Abdullah bin 'Amru, 
Sufyan mengatakan: Namun Al A'masy tidak merafa'kannya kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, sedangkan Hasan dan Fithr merafa'kannya (menyambungkannya) kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang menyambung silaturrahmi 
bukanlah orang yang memenuhi (kebutuhan) akan tetapi orang yang menyambung 
silaturrahmi adalah orang yang menyambungnya kembali ketika tali silaturrahmi itu sempat 
terputus." 


Bab: Suka menyambung silatu rahim saat masih syirik, lantas masuk Islam 


AK, 
d 


MAA Gêr LA يقالا خرن عرو ةن الر‎ PE ea رکاش‎ Auh CA 


لعجا عد 


NA‏ يار سو BA ASN MENARI‏ من صِإْوَوَعَكَاقَدوَصَدَكَة 
Wa JA Gates dhe lyan SG AI a‏ 
ANA‏ قال کے قال رسو لاله صل PAN 3 padhaa jae MISA‏ 


A 
r 


SLS ANG ES PLASA GAS NA 
apa 


5533. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Zubair bahwa 
Hakim bin Hizam telah mengabarkan kepadanya bahwa dia berkata; "Wahai Rasulullah, 
bagaimana pendapat anda tentang perkara-perkara kebaikan yang pernah saya lakukan 
pada masa Jahiliyyah seperti menyambung tali kekerabatan, memerdekakan budak dan 
sedekah, apakah saya mendapatkan pahala darinya? Hakim berkata; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setelah kamu masuk Islam, kamu akan mendapatkan 


pahala atas kebaikan yang pernah kamu lakukan." Dan dikatakan pula dari Abu Al Yaman 
dengan redaksi "Atahannatsu (telah aku kerjakan), begitu juga Ma'mar, Shalih dan Ibnu 
Musafir menggunakan redaksi "atahannatsu (telah aku kerjakan)." Ibnu Ishag mengatakan: 
"at tahannatsu wat tabarraru (telah aku kerjakan dan berbuat baik)." Hal ini diperkuat juga 
oleh Hisyam dari Ayahnya." 


Bab: Membiarkan anak perempuan hingga bermain, mencium, atau mencandai 


A AZ 8 5 < 7 5 GA Aa 26 
LENG بن سمي‎ NG A SEA سمي‎ SEA خر کا عب‎ S 

ر A‏ َال ا TAK‏ و KAM ANGAS 8 Sha‏ ا اا م ر کار م ہو ر به 

رَس ول ال صل ala MEA‏ معا يو Yi‏ قميص SERA‏ رسو ل اله صل Kaka ALAN‏ 

A 2 

| 


A DA Pd ور‎ 2 4,2 - 
RNN NG ARA جب ج 252ص‎ na Pad Pa و‎ EA 


.. 


ANA AA أخلقي‎ aa GILA سول اله صل‎ sesia yaa 
5534. Telah menceritakan kepada kami Hibban telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
dari Khalid bin Sa'id dari Ayahnya dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id dia berkata: saya 
mengunjungi Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersama ayahku, sedangkan aku tengah 
mengenakan baju berwarna kuning, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bagus, 
bagus." Abdullah mengatakan, "Menurut orang-orang Habsyah sanah artinya adalah hasan 
(bagus)." Ummu Khalid berkata: "Lalu aku beranjak untuk mempermainkan cincin kenabian 
beliau, maka ayahku langsung menghardikku, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Biarkanlah ia." Kemudian beliau bersabda: "Pakailah (kain tersebut) semoga 
panjang umur (tidak cepat rusak) dan pakailah semoga panjang umur dan pakailah semoga 


panjang umur." Abdullah berkata, "Dan pakaian tersebut masih ada bekasnya hingga ia pun 
menyebutkan dari sisa kain tersebut." 


Bab: Sayang kepada anak, mencium dan memeluknya 


4 


d - راو‎ 2 Pa Ls A ngón 2 ر ر ا دو و 1 ر ار‎ 
Pen ب عابنا ينعم قال‎ sink انا ي‎ SA MAS سى باعي ل‎ AN 
عد > م‎ ta 1 ANA ? 25, Aa ra, 6 Aa AA ر‎ E را‎ ZA 
SI La JAN JST مِمَنَأَنْتَ فال مِنَ‎ Nad 2 ANE Ja وسال ةر‎ ae 


رور 2 


ve pagak sak EN Jo GAN is sea GILA صلی‎ GANGA NGA 2 AAS 


5535. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Mahdi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Ya'gub dari Ibnu Abu Nu'm dia berkata: 
saya pernah menyaksikan Ibnu Umar bahwa dia ditanya seorang laki-laki tentang darah 
nyamuk, Ibnu Umar bertanya: "Dari manakah kamu?" laki-laki itu menjawab: "Dari negeri 
Irak." Ibnu Umar berkata: "Lihatlah kepada orang ini, dia bertanya kepadaku tentang darah 
nyamuk, sementara mereka (penduduk Irak) telah membunuh cucu Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam, dan saya mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "keduanya 
(Hasan dan Husain) adalah kebanggaanku di dunia." 


A 7 


ANA بنا ي جک‎ BAE SAS TER NGE AAS IKA pi Kas 


۶ہن 
ا 


MEN Tega NUT BA‏ هو سم ESA‏ مرا ي 


NABA NGA ASAP KENA F3 6330 33 548 RAN 
SIAGA TAS BAN a SA 


5536. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Bakr bahwa 
'Urwah bin Zubair telah mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah isteri nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah menceritakan kepadanya, katanya; "Seorang wanita bersama dua anaknya 
pernah datang kepadaku, dia meminta (makanan) kepadaku, namun aku tidak memiliki 
sesuatu yang dapat dimakan melainkan satu buah kurma, kemudian aku memberikan 
kepadanya dan membagi untuk kedua anaknya, setelah itu wanita tersebut berdiri dan 
beranjak keluar, tiba-tiba Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang dan aku pun 
memberitahukan peristiwa yang baru aku alami, beliau bersabda: "Barangsiapa yang diuji 
sesuatu karena anak-anak perempuannya lalu ia berlaku baik terhadap mereka maka mereka 
akan melindunginya dari api neraka." 


PSS KE SA ES ANANG MEN ANIS AN SI is ARAH 
دا رَكُمَوَصَمَوَ دا‎ aai a NAMA pi 


LADA 

4533 
5537. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Al 
Laits telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Magburi telah menceritakan kepada kami 
'Amru bin Sulaim telah menceritakan kepada kami Abu Oatadah dia berkata: "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui kami, sementara Umamah binti Abu Al 'Ash 
berada dipundak beliau, kemudian beliau mengerjakan shalat, apabila hendak ruku' beliau 
meletakkannya dan apabila bangkit dari ruku beliau pun mengangkatnya kembali." 


A ra 2 


Sa At Pei Da aa AI عنقا لكب رسو‎ 
O sa kain PUN Dat 3 Lagi Mus 


PEP PENA IA P RN ش ُي‎ AN UN Sa 


BA Wé A 23‏ 57 وا وى مور 
Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan Ra kami‏ .5538 


Syu'aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah 


mencium Al Hasan bin Ali sedangkan disamping beliau ada Al Agra' bin Habis At Tamimi 
sedang duduk, lalu Agra' berkata, "Sesungguhnya aku memiliki sepuluh orang anak, namun 
aku tidak pernah mencium mereka sekali pun, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memandangnya dan bersabda: "Barangsiapa tidak mengasihi maka ia tidak akan dikasihi." 


NGENGLENG ANE SE An PGA SAS سف‎ INA SAI 


LA 
D 


ALAN yo NÉAL Ekas BIUS ala ASASI 


NS SEMAI 


5539. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Hisyam dari 'Urwah dari "Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, "Seorang 
Arab Badui datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Kalian menciumi 
anak-anak kalian, padahal kami tidak pernah menciumi anak-anak kami." Maka Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Apakah aku memiliki apa yang telah Allah hilangkan 
dari hatimu berupa sikap kasih sayang?" 


5 


SETAN GAN ريدي أشلم عن يمع‎ Aha اکال‎ NG ان‎ juara 
Kayai A 535 24 SA و‎ PAP و‎ IE ندم ڪل اللي صل‎ KA? RAN 


53 Aas : اه‎ bo NGING AS بب‎ aka NG وَجَدَتَصييًافيالسَبي أ‎ 
ea KANG هیول‎ NG A Ag NAN 
5540. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami 
Abu Ghassan dia berkata; telah menceritakan kepadaku Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari 
Umar bin Al Khatthab radliallahu 'anhu (katanya); "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah memperoleh beberapa orang tawanan perang. Ternyata dari tawanan tersebut ada 
seorang perempuan yang biasa menyusui anak kecil, apabila dia mendapatkan anak kecil 
dalam tawanan tersebut, maka ia akan mengambilnya dan menyusuinya, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: 'Menurut kalian, apakah perempuan itu 
tega melemparkan bayinya ke dalam api? ' Kami menjawab: 'Sesungguhnya ia tidak akan 
tega melemparkan anaknya ke dalam api selama ia masih sanggup menghindarkannya dari 
api tersebut.' Lalu beliau bersabda: 'Sungguh, kasih sayang Allah terhadap hamba-Nya 
melebihi kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya.' 


Bab: Allah mencipta rahmat seratus bagian 


PAN KA HN a NGE Ega AI AS اذ‎ BAYU بو‎ As 


A pg 


Sean ALA NAN AS سام ول‎ ya, KE Jo NG AE ES AA 


حَافْرَ هَاعَنَ ed‏ 


5541. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' Al Bahrani telah 
mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Al 
Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Allah menjadikan rahmat (kasih sayang) seratus bagian, maka 
dipeganglah disisi-Nya sembilan puluh sembilan bagian dan diturunkan-Nya satu bagian ke 
bumi. Dari yang satu bagian inilah seluruh makhluk berkasih sayang sesamanya, sehingga 
seekor kuda mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya." 


Bab: Membunuh anak karena khawatir makan bersamanya 


BEE Aa عنمن‎ 28 2. gt PAG دی‎ 22 KA 


A 


AE TET KhaN gl ANTANN 


A 


AN Aas i Naa) kas‏ اليه 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada‏ .5542 
kami Sufyan dari Manshur dari Abu Wa'il dari 'Amru bin Syurahbil dari Abdullah dia berkata,‏ 
saya bertanya: Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab: "Kamu‏ 
menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia adalah yang menciptakanmu." Kemudian‏ 
apalagi?" beliau bersabda: "Kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu."‏ 
Dia berkata: "Kemudian apalagi?" beliau bersabda: "Kamu mencinahi isteri tetanggamu‏ 
sendiri." Dan Allah telah menurunkan kebenaran sabda Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
Dan orang-orang yang tidak menyeru Allah dengan tuhan-tuhan yang lain. OS Al Furqan; 68.‏ 


Bab: Meletakkan anak di pangkuan 


NGABA AH EN AS همام الا‎ ana حدكتا يخي سید‎ SAM محمد ین‎ GA 
EERE Pers : selasa EN 


5543. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Sa'id dari Hisyam dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Ayahku 
dari Aisyah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah meletakkan seorang bayi di 
pangkuannya kemudian beliau mentahniknya (mengunyahkan buah kurma kemudian 
memasukkan ke mulut bayi) lalu bayi itu ngompol, maka beliau meminta diambilkan air dan 
memercikinya." 


Bab: Meletakkan anak di paha 


GN GB WA bgi PETA MEA NASA JAN SS‏ تيك اجا 
Pa‏ 


2 D 
25 A MANA GUWE -7A ی د‎ KK -7A (EA < 
7 pd pa WA 
رو‎ 332 G 4 
A 5 £ EAE 22 2 Da eta it A 27 AL 0 - Pa Z | 
Ga ا و ر > 127 24 لم‎ MAL NA NA Ne AN LP -9 ري‎ 
FS esa 'فخذهو يقعدالحسر عل‎ kê فيقعدن‎ AS AS jaga, kea رسو ل‎ 
A Z Z Z Z 
و ع‎ Tae g>% ANG عم مور‎ NG ار‎ SANA ALA وروو‎ 
أَرَحمْهِمَاوَعَنْعََ قَالَحَذَتْمَايَحْيَى حَذَتْنَاسْلَيَمَانْعَنَأبي‎ EL ميقو ل الله ار‎ Laga 
m pg r 
A Tertera رع‎ Aor AEE ركوو‎ AAG, gA? Ple ALAA NAZA 
EL Kapat 
rad A e r A 


5544. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami 'Arim telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman ia bercerita dari 
Ayahnya dia berkata; saya mendengar Abu Tamimah bercerita dari Abu Utsman An Nahdi, 
Abu Utsman bercerita dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengambilku dan mendudukkanku di atas pangkuannya 
serta meletakkan Hasan di pangkuan beliau yang satu, lalu beliau mendekap keduanya dan 
berdo'a: "Ya Allah kasihilah keduanya karena aku mengasihi keduanya." Dan dari Ali dia 
berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Sulaiman 
dari Abu Utsman, At Taimi berkata; "Lalu aku merasa janggal, kataku; Aku menceritakan ini 
dan ini namun aku sendiri tidak mendengar dari Abu Utsman, kemudian aku mengeceknya, 
ternyata aku mendapatinya tertulis di bukuku sebagaimana yang aku dengar." 


Bab: Menepati janji diantara keimanan 


az 3 34 0 - وراك‎ Sana T 2 مير ور‎ 
WEE عَايِشَدَرَضِي‎ anii شام‎ SAAT PAS حَدَتَْمَاعْبَيَدَبنُإِتْمَاعِيل‎ 


- 
تير كبر - 


KAWAK ا‎ o? Kak Ea z rar < {2 Zerua ا‎ E 
بثلاٿ سنين!‎ LSI AR غت عل خديجهوٌ هلحكت قبل‎ Aa غّت عل‎ 


LA 
2 


م2 ر Z, PL A‏ 56 ر ا مه ks “SU.‏ ر اع TG -5 GANG‏ 
gal AN SAYA‏ هر به أن يُبَشَرَهَاببَيتِف الْجَنَّدَمنقَصَبوَإِنَّ كَانَرَسُول MERA‏ 


7 P 7 
2م‎ |. NN BANGSA SA م لس ا‎ 
(ae ديف‎ LENGGAH Sa 


5545. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Aku tidak 
pernah merasa cemburu kepada siapapun melebihi kecemburuanku kepada Khadijah 
sungguh dia telah wafat tiga tahun sebelum beliau menikahiku. Menurut apa yang aku 
dengar beliau suka menyebut-nyebutnya. Sungguh, Rabbnya telah memerintahkan kepada 
beliau agar memberi kabar gembira kepadanya dengan istana dari permata di surga. Apabila 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, maka beliau suka 
menghadiahkannya kepada para sahabat-sahabatnya Khadijah dari pada dirinya." 


Bab: Keutamaan mengasuh anak yatim 


PI EA PK Cara‏ هاب قال gali pa‏ بنا ي حازم قال PI‏ أي قال سيعت سهل 


Pki A 


“AG | TERANG AK Sea . گافا اا‎ NANG مَل‎ 6 -Í SN ng w dik < FE 
KELJ da لجنه و ل‎ SA 2 Td ara a ہن‎ 


وَالْوْسَطى 

5546. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahab dia berkata: telah 

menceritakan kepadaku Abdul Aziz bin Abu Hazim dia berkata: telah menceritakan kepadaku 

Ayahku dia berkata: saya mendengar Sahl bin Sa'd dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

beliau bersabda: "Aku dan orang yang menanggung anak yatim berada di surga seperti ini." 
Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah." 


Bab: Menyantuni janda 


9 A 4 
ارم 1م‎ ١ ل‎ 03 NANG را‎ KA < كك 7 ر‎ ALS 22A 9 ا‎ 
2 
A LA 


AA SIS NAN Jaan BARA Una saja 3 NA ALAN EA 5 
0 - 2 4 PA 22 و‎ w 27 2 co. - ر‎ ANGGA AD 113, يي‎ 
Ker ea bas NG Ja EA Gas Jal 


377, واا 7 21234 ر‎ l, 2,2 
h wo ل ۾‎ 
Pa 


5547. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah dia berkata: telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Shafwan bin Sulaim yang merafa'kan (menyandarkannya) kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Orang yang membantu para janda dan orang- 
orang miskin seperti orang yang berjihad dijalan Allah atau seperti orang yang selalu 
berpuasa siang harinya dan selalu shalat malam pada malam harinya." Telah menceritakan 
kepada kami Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku Malik dari Tsaur bin Zaid Ad 
Daili dari Abu Al Ghaits bekas budak Ibnu Muthi' dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti hadits di atas. 


Bab: Menyantuni orang miskin 


A? اور‎ 


Z Tn Aa AN و انط‎ BNN Ta يك‎ ni SEA DA Nat Ou 
الْعَیَ ْنا ی هر ير ةَرَضى اللَهعَنَه‎ EN بر‎ PE SS ag 
4 7 Lang 2 Pani KK TL m E کا و‎ A ل‎ 
سبيل الله‎ BAB الْمسَكين‎ GARING SN AS gak KAN قال قال رسو ل الله صل‎ 

A - 


7 Z A p 2 2 A 
بقار‎ a GANGA a 


5548. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Ghaits dari Abu Hurairah radliallahu "anhu dia 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang membantu para janda 
dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad dijalan Allah -aku mengira beliau juga 
bersabda -(Al Oa'nabi ragu) -: Dan seperti orang yang shalat malam tidak pernah istirahat- 
dan seperti orang puasa tidak berbuka." 


Bab: Menyyangi manusia dan juga hewan 


CS‏ د کد یما E Jne‏ أى قلابة عن أو شما مالك تن PAN‏ كال 


4 م 
2 مع و < 27 M‏ 
A‏ 


4. G Pd PA 9 PA A 
Kas ABI, kaba و‎ Re 9 AG < “فا‎ A (SA 2000 و ام الأ اس و‎ ZA -24 f | AMA 
akd عَليّهوَسَلمَوَ نحن شببه ربوں قمُتاعند عر د‎ Je t تيّنا‎ 
- wk a 7 - ر‎ 
ZZ A va ونام‎ ag < 5 2 Z PA ع‎ 
كُنَانيأَهَلِنَاقَخْمَرَنَاموَكَانَرَفِيقَارَحِيماقََالَارجِعُواإِلَأَهْلِيكَمْ‎ SL ag 
P4 ya 


s 
47 


PA A‏ و 
Nk Te ANGANGGE TANNA NAK AAAA ALEA Î 2 SAN ANK‏ 
yadi‏ هو مرو هو صلوا Jl sad GUS‏ وَإِذا حَضر ت الصلاة فليو ذو لڪم أحَد كم ۾ 
ور و ع2 ل وسلر 
w 1‏ 2 2 
SAS E‏ 


5549. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il 
telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Sulaiman Malik bin Al 
Huwairits dia berkata; "Kami datang kepada Nabi Shallallahu'alaihi wasallam sedangkan 
waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh 
malam. Beliau mengira kalau kami merindukan keluarga kami, maka beliau bertanya tentang 
keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahukannya, beliau adalah seorang 
yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda: "Pulanglah ke keluarga kalian. 
Tinggallah bersama mereka dan ajari mereka serta perintahkan mereka dan shalatlah kalian 
sebagaimana kalian melihatku shalat. Jika telah datang waktu shalat, maka hendaklah salah 
seorang dari kalian mengumandangkan adzan, dan yang paling tua dari kalian hendaknya 


un" 


menjadi imam kalian'. 


4 Gin ر 2 ور‎ 54 - F, z An in DE ر‎ A gik 159, 
TSB ي هر‎ EN SUS ML APE Si 


Z 
A 
5 A 


Z 
2315 2e á ALA 1252 5 1 CE د ر او ر و‎ a 21-44 ا‎ 


ور NA‏ هم 


JA 2 2‏ ىر وه و و و 
NE AAS‏ يَلَهَثُ يا كل التْرَى من NI el‏ جُل ba LAN SAS‏ 
ala‏ ِل لني ÁE AN By‏ بغي کسی ٽڪ ب کم کر ASN‏ 
DAN CCE SAM gg Er TA Aizat‏ 
لەقالوايارسو papan SAS SS GIA GS sal‏ 


5550. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Malik dari 
Sumayya bekas budak Abu Bakr, dari Abu Shalih As Samman dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada suatu ketika ada seorang laki-laki 
sedang berjalan melalui suatu jalan, lalu dia merasa sangat kehausan. Kebetulan dia 
menemukan sebuah sumur, maka dia turun ke sumur itu untuk minum. Setelah keluar dari 
sumur, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. 
Orang itu berkata dalam hatinya; 'Alangkah hausnya anjing itu, seperti yang baru ku alami.' 
Lalu dia turun kembali ke sumur, kemudian dia menciduk air dengan sepatunya, dibawanya 
ke atas dan diminumkannya kepada anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu 
(diterima-Nya amalnya) dan diampuni-Nya dosanya.' Para sahabat bertanya; 'Ya, Rasulullah! 
Dapat pahalakah kami bila menyayangi hewan-hewan ini? ' Jawab beliau: 'Ya, setiap 
menyayangi makhluk hidup adalah berpahala." 


IEEE NA قال اَن أو‎ PN NU PAS 


2 AA Xt < 2 ا‎ 25 PAN أن کک‎ DN gag EN ANA 7 KAH 
PA fiaa ara Cas GEN Sa Ga 5 لله صل اللّه‎ NP AG 


ود ANANG saé DIA Pat HAN Ke Wg‏ حَجَوَتَوَاسعًا 


5551. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 
Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata; "Rasulullah Shalallah 'Alaihi Wa Sallam berdiri 
untuk shalat dan kami ikut berdiri dengannya, di tengah-tengah shalat ada seorang Badui 
yang berbicara, 'Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah Engkau merahmati 
seorangpun selain kami! ' Setelah salam, Rasulullah Shalallah "Alaihi Wa Sallam bersabda 
kepada orang Badui tersebut: 'Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas! ' Maksudnya 
adalah rahmat Allah." 


4 


IA SEA BE Aa KA LAA AN AE Bg Z 
a SALA PAS MAL GA امهو‎ Sat PNG lasa NGA 
AG AN ha Lah تَدَاعَى‎ 


5552. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 
Zakariya dari 'Amir dia berkata: saya mendengar An Nu'man bin Basyir berkata, Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal 
saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu 
anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut 
merasakan sakitnya)." 


PEA TAVAD A PA Pa KAP‏ 2 ا II‏ 54 ر 
gal SAS‏ الو ليد aé | BA ri Gas‏ صل الله GB ja‏ 
SAN ALAP Bia a‏ 


5553. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, lalu tanaman tersebut dimakan 
orang lain atau binatang ternak, melainkan baginya adalah sedekah." 


Het NDAN < 234‏ د ع يبه كي EA TET‏ م و3 27 
yai ANANG‏ بَنْحَفْصٍحَدَ تا أ ي MAS‏ عَمَض قال NI SA‏ هب قال DIA PA‏ 


NAS ERAN sairá Aa 


5554. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata, telah menceritakan 
kepadaku Zaid bin Wahb dia berkata, saya mendengar Jarir bin Abdullah dari Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa tidak mengasihi maka dia tidak akan di 
kasihi." 


Bab: Wasiat jibril kepada tetangga 


A 


2 


A و - و‎ A 2 gga PA 2 NG -4 0 2 22 259, 
Kasa SETAN b LIA TE AS Ie Jaa SA 


z 


KAPAN ANGEN REENE. Lan TN 


5555. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais dia berkata: telah 
menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 
Abu Bakr bin Muhammad dari 'Amrah dari Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau bersabda: "Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik 
terhadap tetangga sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris." 


LA 297A 


es EN EA ESA‏ الله 
AN ISIS‏ الله FAE And aga ya AG‏ صِينِي MAA‏ 


A 
Wg ah 


.. 
A 


خد Lg ANA KANAN ML (AN‏ حَدَْتَاعْمَمُ 


5556. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Minhal telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad dari Ayahnya 
dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Jibril senantiasa mewasiatkanku untuk berbuat baik terhadap tetangga sehingga 
aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris." 


Bab: Dosa seseorang yang tetangganya tak merasa aman dari gangguannya 


TE IL صل‎ AM gi ي شر‎ Edan SES NA SAS yen عام‎ ia 
ah n a وَاللَهلايُّمنْوَاللَهلامُوْمِنْوَاللَوِلَا مُؤْمِنْقِيلَ وم‎ 


< L, 


BUAH SG وَأَبُو‎ AE دو‎ INUL سى وا‎ PAI as 


N 
EA 


E ea EA O و‎ BI 
aA امف يع نأ‎ Ae 


5557. Telah menceritakan kepada kami Ashim bin Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'ib dari Sa'id dari Abu Syuraih bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Demi Allah, tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman." Ditanyakan 
kepada beliau: "Siapa yang tidak beriman wahai Rasulullah?" beliau bersabda: "Yaitu orang 
yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya." Riwayat ini dikuatkan pula oleh 
Syababah dan Asad bin Musa. Dan berkata Humaid bin Al Aswad, Utsman bin Umar, Abu 
Bakr bin 'Ayyasy dan Syu'aib bin Ishaq dari Ibnu Abu Dzi'b dari Al Magburi dari Abu 
Hurairah." 


Bab: Jangan seseorang menganggap remeh untuk memberi hadiah tetangga 


LA 
£ 


KIE SAS‏ الب يو سف INTE sé AKAN da SAS CAN SIS‏ يرال گانَ 


siya b IE Nb a NAN aSU Ba Pat GEA 


5558. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada kami Sa'id yaitu Al Madgburi dari Ayahnya dari Abu 
Hurairah dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para wanita 
muslimah, janganlah antara tetangga yang satu dengan yang lainnya saling meremehkan 
walaupun hanya dengan memberi kaki kambing." 


Bab: Siapa yang berimn kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu 
tetangganya 


PN ea EP PI AS سوي‎ Asal 5 Kak MATA 


" 


DR BEI BA A 
SEN NGA TE EN sa KL iya Gak SS AI 


5559. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abu Al Ahwash dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berimana kepada Allah dan hari Akhir, 
janganlah ia mengganggu tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir 
hendaknya ia memuliakan tamunya dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir 
hendaknya ia berkata baik atau diam." 


LN 


2 


Jbg AI igot b iiaa gi PA SAE E na 
Sea D aan nas isa 
er Ka IS EETA sêpa PO ARI [i AN 


Tn Z AL TINI adhu 


رَس ولال قال 54 38 53 Gb Ga Waaa‏ كَانَوَرَاءَدَلِكَفهُوَ AA‏ عا bya pare‏ کان يُوَّمِنْبِالله 
ag‏ الآخر Sea Gs JA‏ 


5560. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id Al Magburi dari Abu Syuraih Al 
'Adawi dia berkata, "Saya telah mendengar dengan kedua telingaku dan melihat dengan 
kedua mataku ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan sabdanya: 
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya ia memuliakan tetangganya, 
dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya ia memuliakan tamunya, 
dan menjamunya" dia bertanya: 'Apa yang dimaksud dengan menjamunya wahai 
Rasulullah?" beliau menjawab: "yaitu pada siang dan malam harinya, bertamu itu tiga hari, 


lebih dari itu adalah sedekah bagi tamu tersebut." Dan beliau bersabda: "Barang siapa 
beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan baik atau diam." 


Bab: Hak bertetangga karena kedekatan pintu 
CWEK LI AS JG gae Ag KERA Jang دا خا‎ 
WG ًامك‎ AN EA TE اله لي جار‎ A56 


5561. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu 'Imran dia berkata; saya mendengar 
Thalhah dari Aisyah dia berkata: saya bertanya, "Wahai Rasulullah, saya memiliki dua 
tetangga, lalu manakah yang lebih aku beri hadiah terlebih dahulu?" beliau menjawab: "Yang 
lebih dekat dengan pintu rumahmu." 


Bab: Setiap kebaikan adalah sedekah 
PA AE AN Wala محمد‎ ga EOS PADA SA ARA 
Ba و رز‎ A a Ann RA ia EN Be DAK 
SIS san كل‎ IE ya Je (ad HE 


5562. Telah menceritakan kepada kami Ali bin '"Ayasy telah menceritakan kepada kami Abu 
Ghassan dia berkata: telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir 
bin Abdullah radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Setiap perbuatan baik adalah sedekah." 


سم هعم ھور ر CS‏ کو و a -27 Z,‏ < 5 
ANGGA 26525585 (SAS‏ سَعِيد ينابي برَةَبنِا ي موس AN‏ شع Wa‏ قال 


NEREA NA ahan kih Gas IIS Mioi ِو سَلَمَ عَلَ‎ AN LAN 
A 2 و‎ 2 2 Zaz, ور ل‎ 
DAH إن‎ SES قيعِينْدَ الَحَاجَةَ الْمَلْهُو‎ NG S3 Talas BL MEN 

SIANG AN LSI ABE LIL اوقا‎ ASI, 
5563. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari dari Ayahnya dari 
Kakeknya dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wajib bagi setiap muslim 
untuk bersedekah." Para sahabat bertanya: "Bagaimana jika ia tidak mendapatkannya? ' 
Beliau bersabda:: 'Berusaha dengan tangannya, sehingga ia bisa memberi manfaat untuk 
dirinya dan bersedekah.' Mereka bertanya, 'Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? ' 
Beliau bersabda: 'Menolong orang yang sangat memerlukan bantuan.' Mereka bertanya: 
'Bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? ' Beliau bersabda: 'Menyuruh untuk melakukan 
kebaikan atau bersabda, menyuruh melakukan yang ma'ruf' dia berkata: 'Bagaimana jika ia 
tidak dapat melakukannya? ' Beliau bersabda: "Menahan diri dari kejahatan, karena itu 
adalah sedekah baginya.' 


Bab: Ucapan yang baik 


69 9 


a Pe GAN GA KAT AEA 
VAENE BE Pas HSE وهاو اسا ع بو جھ وځ د گر‎ an 
SEK Sea 33 IN GANING a 


5564. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Amru dari Khaitsamah dari 'Adi bin 
Hatim dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan tentang neraka, lalu 
beliau meminta berlindungan darinya sambil mengusap wajahnya, kemudian beliau 
menyebutkan tentang neraka lagi lalu meminta berlindungan darinya sambil mengusap 
wajahnya." -Syu'bah berkata: saya tidak ragu beliau melakukannya hingga dua kali- 
kemudian beliau bersabda: "Takutlah kalian kepada neraka walau dengan secuil kurma, jika 
tidak mendapatkan, hendaknya dengan perkataan yang baik." 


Bab: Bersikap santun dalam semua masalah 
2 A A Lia 2 > سد و‎ 2 AE 2 
ھر عن اج عن اب جهاب عن عزو ةين ار ر‎ A E A a 


IM 


PA TAA NEE PATE ا‎ yag Aa a aa 


SA a aa GAN BER 
ANING A3 TR A No AN si 


Para CAERE EANA قالو ا قال راش ل‎ E ESDM, 

5565. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair bahwa Aisyah 
radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Sekelompok orang Yahudi 
datang menemui Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam, mereka lalu berkata: "Assaamu 
'alaikum (semoga kecelakaan atasmu). Aisyah berkata: "Saya memahaminya maka saya 
menjawab; 'wa'alaikum as saam wal la'nat (semoga kecelakaan dan laknat tertimpa atas 
kalian)." Aisyah berkata, "Lalu Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tenanglah 
wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara." Saya 
berkata: "Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak mendengar apa yang telah mereka 
katakan?" Rasulullah shallaallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Saya telah menjawab, "WA 
'ALAIKUM (dan semoga atas kalian juga)." 


NAH Ma E6665 حَدَتْمَاعَبَدَللَّبَئُعَبَدِالْوَهَّابِ حَدَتْمَاحمَادْبَنْرَ‎ 
MBABADI Dago وء‎ P hap Pata Sea رسو‎ IBAN ua 


5566. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid dia berkata: telah menceritakan kepada kami Tsabit dari Anas 


bin Malik bahwa seorang Arab Badui kencing di masjid, lalu orang-orang mendatanginya, 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah." Kemudian beliau 
meminta diambilkan air lalu beliau menyiramnya." 


Bab: Membantu sesama mukmin 


Pa LA 
„2 2 tadi 2 6 6 


NATA AN ANG SNG AA AN 5 لوس‎ EV AA ara 
NG Kya A AN NS Ga AN Aa SAN NG ka pat صل اا‎ ANE ga yag tas 


Cabe JAN HAN IE AI Le dn AE Te NG sanking 
Makanan JEN paid جر واو‎ ASN AR 


9 


A 


Iaat 5> 


5567. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Abu Burdah Buraidah bin Abu Burdah dia berkata, telah mengabarkan 
kepadaku kakekku Abu Burdah dari ayahnya Abu Musa dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
beliau bersabda: "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat bangunan yang saling 
menguatkan antara satu dengan yang lain." Kemudian beliau menganyam jari-jemarinya, 
setelah itu Nabi shallallahu "alaihi wasallam duduk, jika ada seorang laki-laki memerlukan 
atau meminta suatu kebutuhan datang kepada beliau, maka beliau akan menghadapkan 
wajahnya kepada kami, lalu beliau bersabda: 'Berikanlah pertolongan agar kalian saling 
memperoleh pahala dan semoga Allah melaksanakan apa yang disenangi-Nya melalui 
ucapan nabi-Nya.'" 


Bab: Firman Allah "Siapa yang memberi pertolongan, ia dapatkan bagiannya" 


5 


4 4 - A - 
ار و‎ Te A 2و‎ 2 A همه و‎ A To 2 2 عو عر ر و ىر‎ LAN و‎ a’ Sa 
MEN AGAN GE أي مو سى‎ LE a ADE MEN SA APE Da 


وَسَلَم AN ENG AS‏ وَصَاحِبْ A gak JG‏ لِسَاوْرَسُولهِ 
al‏ 


5568. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam "Apabila ada seseorang meminta atau memerlukan suatu kebutuhan datang 
kepada beliau, maka beliau bersabda: 'Berikanlah pertolongan agar kalian saling 
memperoleh pahala dan semoga Allah melaksanakan apa yang disenangi-Nya melalui 
ucapan Rasul-Nya.' 


Bab: Nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam tidak suka berbuat buruk, dan perbuatan 
yang mncerminkan keburukan" 


SAS اقا قال‎ alan عع اباو اپل‎ 2 DAWAH PEPEE راق ار تراغ عُمَرَ حَدَتْتَاشْعَبَة‎ WA 


JAMANG aa y ap kilat o i يد‎ AG kades حو‎ a 


Pn Pln LAI گر رَسُو‎ É NAS و جِينَ و جين قم مَعمعَاو‎ PE ANE 


Ladi 


LS siya) aas KEN yo NI ل‎ SG 


5569. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Sulaiman saya mendengar Abu Wa'il saya mendengar Masrug dia berkata, 
Abdullah bin 'Amru berkata. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada 
kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al A'masy dari Syagig bin Salamah 
dari Masruq dia berkata: "Kami pernah menemui Abdullah bin 'Amru ketika kami tiba di 
Kufah bersama Mu'awiyah, kemudian dia ingat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam seraya 
berkata: "Beliau tidak pernah berbuat kejelekan dan tidak menyuruh untuk berbuat 
kejelekan." Lalu (Abdullah bin Amru) berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah yang paling bagus 
akhlaknya." 


PAS 


EK an عَبَدالَوَهَابِعَنَأَيُو‎ KA PRA ودام دو‎ Mes CACA 


LARI LAN ا لاء‎ JS al AA صل‎ AN pil SIA 


AKAN GRAN 5 NG a NR a a j Ens 
BILA adosi مَسَمَعِي‎ ae 


5570. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami Abdul Wahhab dari Ayyub dari Abdullah bin Abu Mulaikah dari Aisyah radliallahu 'anha 
bahwa sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sambil 
berkata; "Kebinasaan atasmu." Maka Aisyah berkata; "Semoga atas kalian juga, dan semoga 
laknat dan murka Allah juga menimpa kalian." Beliau bersabda: "Tenanglah wahai Aisyah, 
berlemah lembutlah dan janganlah kamu bersikeras dan janganlah kamu berkata keji." 
Aisyah berkata; "Apakah anda tidak mendengar apa yang mereka katakan?" beliau bersabda: 
"Tidakkah kamu mendengar apa yang saya ucapkan, saya telah membalasnya, adapun 
jawabanku akan dikabulkan sementara do'a mereka tidak akan diijabahi." 


A 
4 A 


TEN ENEA‏ وهس ابو A‏ يَحَيَى هو AA Ba Bar aa‏ وَعَنَهِلالٍ PA AAN‏ مَدَعَنٌّ 


na EOAR jasa NABA عَنُْكَالَكم يكن‎ EA ين بن مَالِكِرَضِيَ الہ‎ 
Penta Waka te aa) as 


5571. Telah menceritakan kepada kami Asbagh dia berkata, telah mengabarkan kepadaku 
Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami Abu Yahya yaitu Fulaih bin Sulaiman dari Hilal 
bin Usamah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah sosok yang tidak pernah mencela, berkata keji dan melaknat, apabila beliau 
mencela salah satu dari kami, maka beliau akan berkata: "Mengapa dahinya berdebu 
(dengan sindiran)." 


EN NE AN عقوا ع كذتكا معد انو اكد تارق‎ GN 


4 


ad ga NGNE a PA NG a BASE D 
SI Aa KS A al DIA Gila Aa EA ا‎ 4 5 
NANANG كا‎ NS Rea RA Mn 
Kep SAN ES asah SN A o 5 
BAN گە الاس‎ Saka a jad 


5572. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Isa telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Sawa’ telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Qasim dari Muhammad 
bin Al Munkadir dari 'Urwah dari Aisyah Bahwa seorang laki-laki meminta izin kepada nabi 
Shallalahu 'alaihi wa sallam, ketika beliau melihat orang tersebut, beliau bersabda: "Amat 
buruklah saudara Kabilah ini atau seburuk-buruk saudara Kabilah ini." Saat orang itu duduk, 
beliau menampakkan wajahnya yang berseri-seri, setelah orang itu keluar 'A'isyah berkata, 
"Wahai Rasulullah, ketika anda melihat (kedatangan) orang tersebut, anda berkata seperti 
ini dan ini, namun setelah itu wajah anda nampak berseri-seri, Maka Rasulullah Shallalahu 
'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai 'A'isyah, kapankah kamu melihatku mengatakan 
perkataan keji? Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari 
kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya." 


Bab: Berbuat baik, dermawan, dan dibencinya kebakhilan 


kasa Gaia í DIAN É éb 5 اهو ابن‎ an En وڊ‎ rat ARACA 


P 


- - A 
مر و‎ 


SE LENSA asa اَهَل‎ PR NE A LS 


Pd 


24% و‎ 2 Bd و ت‎ AY A BE 21244 r Ar 285219 Pa 
اعوالنَ‎ BII AS الاس إل الَو ت وهو‎ Gaal ALAN صل‎ LAWAK = ga) 
Pu ور‎ 2 AA 


a Isa ىنە سيف قادو‎ SAN, SEN 


5573. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun telah menceritakan kepada kami 
Hammad yaitu Ibnu Zaid dari Tsabit dari Anas dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
adalah sosok yang paling baik (perawakannya), orang yang paling dermawan dan pemberani, 
Pada suatu malam penduduk Madinah dikejutkan oleh suatu suara, lalu orang-orang keluar 
ke arah datangnya suara itu. Di tengah jalan mereka bertemu dengan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang hendak pulang. Rupanya beliau telah mendahului mereka ke tempat 
datangnya suara itu. Beliau mengendarai kuda yang dipinjamnya dari Abu Thalhah, beliau 
tidak membawa lampu sambil menyandang pedang beliau bersabda: "Jangan takut! Jangan 
takut!" kata Anas: "Kami dapati beliau tengah menunggang kuda yang berjalan cepat atau 
sesungguhnya kudanya berlari kencang." 


WII na 2. La SAE LINA KA D 22 دتا شک‎ 


2 
á Z 


Taat 2 Pn ور و ار‎ TA 


5574. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Ibnu Al Munkadir dia berkata; saya mendengar Jabir radliallahu 'anhu 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah dimintai sesuatu lalu beliau berkata; 
"Tidak." 


A KA 


As 7 2 wa Ke AK ا » ر ر ار د‎ 
RA ا‎ PA IA DA ita 
A [2 7 2 ور‎ A TANG? َم 2 ر سر‎ 5 
A AESA EE AS م يکر ر شولا | ا‎ BSH KAJI WS 
12 2 1 5 ه بن عمرو‎ A 


A 


2+2 4 2 Z A 

GYA NG m3 II SSS 
5575. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata, telah menceritakan 
kepadaku Syagig dari Masrug dia berkata: "Kami pernah duduk-duduk sambil berbincang- 
bincang bersama Abdullah bin 'Amru, tiba-tiba dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah berbuat keji dan tidak pula menyuruh berbuat keji, bahwa beliau 
bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya." 


A 


£ 2 2 WAZ? د وم 2 | همه‎ - < (SL NGANG > GK ر کار 23 0 نيزا‎ 
SEG a as 


Pep rÀ 


JEANS a KAIN Da عَلَيَهَوَسَلَمَ‎ Pat Adegan) 


e IENE 
هاده‎ LENGAN تقال ها وقول‎ EA فا ا ر‎ Para Heran 


LA 14 


< 2 P A 2$ 2 w 1 
CI pen LIL IG TOBA ea da ad E a فاکسشنیافقال‎ 
naba Gb JE مام اة إ احا قد عرفت اهلا‎ AI ی ال عي و سام ا‎ LAN 
A 42 
Nasi JA kaa صل ال َيه و‎ NG aana a sd 


5576. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd 
dia berkata; "Seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
membawa selimut bersulam. Sahal bertanya: Apa kalian tahu selimut apakah itu? Mereka 
menjawab, "Ya, ia adalah mantel." Sahal berkata: la adalah mantel bersulam yang ada 
rendanya. Lalu wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah! aku membawanya untuk 
mengenakannya pada anda." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambilnya karena 
beliau sangat memerlukannya. Kemudian beliau mengenakan mantel tersebut ternyata salah 
seorang dari sahabat melihat beliau mengenakan mantel itu lalu berkata: "Alangkah 
bagusnya selimut ini, kenakanlah untukku wahai Rasulullah!" Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Ya." Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beranjak pergi, orang- 
orang pun mencela sahabat tersebut sambil berkata: "Demi Allah, kau berlaku kurang ajar. 
Kamu tahu, Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam diberi selimut itu saat beliau 
memerlukannya, malahan kau memintanya, padahal kau tahu beliau tidak pernah menolak 
seorang peminta pun." Sahabat itu berkata: "Aku hanya mengharap keberkahannya ketika 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenakannya semoga kain itu menjadi kafanku pada saat 
aku meninggal." 


az P 27 


KEK D ASN AN Mg A Mi 


2 ET 


Koa AS RE او‎ NE Ks a saé PAN ول‎ 
ER 


5577. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman 
bahwa Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Zaman 
semakin dekat, amalan kian berkurang, kekikiran semakin banyak dan al Harj semakin 
merajalela." Mereka bertanya; "Apakah al Harj itu? Beliau menjawab: "Pembunuhan, 
pembunuhan." 


NGAEN رض‎ GENAH) ÉE 4 A کہ‎ AG Sg Jas WI 2 A عدا‎ 


& Z 
w P < 


29 KI AN تو‎ E EKo SÍ II Sina Pant ka ak NAS الله‎ Paparan حدم‎ 


5578. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dia mendengar Sallam bin Miskin 
dia berkata; saya mendengar Tsabit berkata; telah menceritakan kepada kami Anas 
radliallahu 'anhu dia berkata; "Aku menjadi pelayan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selama 
sepuluh tahun, dan beliau sama sekali tidak pernah mengatakan "ah", apa yang kamu 
perbuat? Dan kenapa kamu tidak melakukannya? (maksudnya menghardik)." 


Bab: Bagaimana seseorang ditengah-tengah keluarganya 


BEA LI AN EM IE الح ڪي‎ ERA a Jaki SS 
NAN SEN AN gas WG ga NG ENG aja Sagala ya الع‎ LAN 


5579. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad dia berkata; saya bertanya kepada Aisyah 
"Apakah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ikut membantu pekerjaan rumah 
isterinya?" Aisyah menjawab: "Beliau suka membantu pekerjaan rumah isterinya, apabila 
tiba waktu shalat, maka beliau beranjak untuk melaksanakan shalat." 


Bab: Kecintaan dari Allah ta'ala 


LA 


م و SO ta‏ - 7 واه ورم IRAR‏ 3 وو AN PG ATJAN‏ ا 
sa NGA JE AE na‏ عاص AKAN Aoi‏ س ب EKA‏ 


35 2 


TANG Au, 7 Sa م‎ Tn ا‎ oa E 
BEE NG Ja pn NGE NENG ea AA Je LA 

A 3 A ESAI ala فير‎ ULP A AY 22. 
AS BEAN JNE Erna Nala kah Ar 


5580. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu 
'Ashim dari Ibnu Juraij dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Musa bin 'Uqbah dari Nafi' 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Apabila Allah 
mencintai seorang hamba, maka Dia akan menyeru Jibril: "Sesunggunya Allah mencintai 
fulan, maka cintailah ia." Maka Jibril pun mencintai orang tersebut, lalu Jibril menyeru 
kepada penghuni langit: "Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan" maka 
penduduk langit pun mencintai orang tersebut, hingga akhirnya ditetapkan bagi fulan untuk 
diterima di bumi." 


Bab: Cinta karena Allah 


AN ARA ZA KESE Eye 286 Joar 2 2 KA Z مي ادم‎ Lah 259 AN ےچ‎ 
PAR án ko لقال ابي‎ D مع ص و‎ 


وه 
r P w‏ 


Aii NG SESI, BN Ve A ai Aang 


pa $s F ide 5‏ اهمقر سو ا AN CA‏ اهما 


5581. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Oatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak akan mendapatkan manisnya iman sehingga ia mencintai seseorang dan ia 
tidak mencintainya kecuali karena Allah, dan sehingga ia lebih suka dimasukkan ke dalam api 
dari pada kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, dan sehingga Allah 
dan Rasul-Nya lebih ia cintai dari pada yang lain." 


Bab: Firman Allah"Wahai orang yang beriman, jangan suatu kaum memperolok- 
olok kaum lain" 


NAAA AN Lia ام‎ AA 
Po AÉ jag So جن‎ AA Ji NOS ala sala 


A 


LA 


NN A 2 2 7, ر‎ z 2 KA As 74, 7, iA 574 2$ 
sheimh A SR SNG LAN AA َو‎ 


5582. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah dia berkata, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang seseorang menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain 
(maknanya mengejek orang lain)." Beliau juga bersabda: "Kenapa salah seorang dari kalian 


memukul isterinya sebagaimana memukul kudanya atau budaknya, semoga saja ia dapat 
memeluk isterinya." Ats Tsauri, Wuhaib dan Abu Mu'awiyah mengatakan dari Hisyam yaitu: 
"Sebagaimana mencambuk budak." 


ر وو 04 رع و ملع 23 ا 57 ر No 7 k,‏ 


wi A ر‎ Ka 2 2 عم‎ z ZAH 222 5 t 
a Sai Resa 57 NET 3 gai 
ATA KENALAN gang PAN JENIS ASIA 7 PARU ATA 


A A < A A 7 Pa 


JUN PE‏ الو رسو آعم قال شَهر حر اقا قدا َه حرم رڪم دما ء کم ومو اڪ 


Ka aan A33 An م ڪه‎ PR AS Ts 


5583. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami 'Ashim bin Muhammad bin 
Zaid dari Ayahnya dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata, Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda ketika di Mina: "Apakah kalian tahu hari apakah ini?" orang-orang 
menjawab; "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda: "Sesungguhnya hari ini 
adalah hari haram (yang dimuliakan), apakah kalian tahu negeri apakah ini?" orang-orang 
menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau menjawab: "Ini adalah negeri 
haram, apakah kalian tahu bulan apakah sekarang?"orang-orang menjawab, "Allah dan 
Rasul-Nya yang lebih tahu." Beliau bersabda: "Ini adalah bulan haram." Beliau melanjutkan: 
"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian darah kalian, harta benda kalian dan 
kehormatan kalian sebagaimana kehormatan pada hari kalian ini, bulan ini dan di negeri 
kalian ini." 


Bab: Larangan mencela dan melaknat 
JET Gi Sas Jala EN, A KAS کا حر ب‎ 


ول ARAH ala ag ANA‏ مَل IE KAS 23 a‏ - ع شه 


5584. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Manshur dia berkata: saya mendengar Abu Wa'il bercerita dari Abdullah dia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mencela orang muslim adalah 
kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran." Hal ini diperkuat juga oleh riwayat 
Ghundar dari Syu'bah." 


n E mS عكر‎ Na Pera 


4 


ERE KA SEA رضي‎ Pal SA سو‎ SA 
Wéi Menaja SAN, ر جل ر جلا بالْفُمُووَوَلَايَرمِيهِب كير‎ 


5585. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Al Husain dari Abdullah bin Buraidah telah menceritakan kepadaku Yahya bin 


Ya'mar bahwa Abu Aswad Ad Diili menceritakan kepadanya dari Abu Dzar radliallahu 'anhu 
bahwa dia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang 
melempar tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan, dan tidak pula menuduh dengan 
kekufuran melainkan (tuduhan itu) akan kembali kepadanya, jika saudaranya tidak seperti 
itu." 


AN ya َل ع نَأ الل یکر‎ gp EN AGABUG HUA HE BSA Tata 


صل San ae) gas NG GEN GEN sbb aka al‏ ب جَبِينُهُ 


5586. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada 
kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari Anas dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah berkata keji, melaknat dan mencela, 
apabila beliau hendak mencela, maka beliau akan berkata: "Mengapa dahinya berdebu 
(dengan bahasa sindiran)." 


” 


SEA KAK SY AE UEA PEN JASA SS‏ ان 
ALA E GAN BIANG‏ الشَّجَرَةٍ Ngka sae MENGA‏ 
3s ye A COE eee‏ 

Pa Un gada AS saban بِدِيَوَمَ مَالْقِيَامَةَوَمَنَلَعَنَمُوْ‎ SMAN 


5587. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Utsman bin Umar telah menceritakan kepada kami Ali bin Mubarrak dari Yahya bin Abu 
Katsir dari Abu Oilabah bahwa Tsabit bin Adl Dlahak -dan dia termasuk dari Ashabus Syajarah 
(ikut serta dalam baiatur riddwan) - dia menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam, 
maka dia bagaikan apa yang dia katakan, anak Adam tidak boleh bernadzar dengan sesuatu 
yang tidak dia miliki, barangsiapa bunuh diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa 
di akhirat dengan sesuatu yang digunakan untuk bunuh diri, barangsiapa melaknat orang 
mukmin maka ia seperti membunuhnya, barangsiapa menuduh seorang muslim dengan 
kekafiran maka ia seperti membunuhnya." 


دوه ر RAW‏ كمع 8ع واه ر REA Bi KA PER‏ 
Gia a EE‏ قال SE‏ عدي بن ًابت قال سم ARENA‏ بن 


4 


banana سَتَبَرَجُلَانِعِنْدَالَّيَيَصَل اله‎ LENG sa PAS Ae po 


La PAE GNI a Sea 


2 
5 (gala gal NGANAH Gir IL binele ANE AS 
NE PAR Abs Au 53 


5588. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata; telah menceritakan 


kepadaku 'Adi bin Tsabit dia berkata: saya mendengar Sulaiman bin Shurd -seorang dari 
sahabat nabi shallallahu 'alaihi wasallam- dia berkata: "Dua orang laki-laki saling mencaci 
maki di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Ternyata salah seorang di antara keduanya 
sangat marah hingga mukanya berubah menjadi merah. Lalu Rasulullah bersabda: 'Sungguh 
aku mengetahui satu kalimat yang seandainya diucapkan, maka marahnya akan hilang." Lalu 
orang yang mendengar ucapan beliau beranjak pergi dan mengabarkan kepadanya sabda 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam, katanya, "Berlindunglah kepada Allah dari Syetan." laki-laki 
yang marah tersebut berkata: 'Apakah kamu menganggap saya ada masalah, sudah gilakah 
saya, pergilah?" 


7 45 


BANG SA دِقَالَكَالَ اش‎ AN KAN Nam 


2? 


JALAN ema 2 SE MA asa FANS سول صل ال‎ 


و 


TIA یک‎ at daa A NG فلاو‎ ANGSA pe ea pala sat 2124A 


95 35 95 Gu. A 
Kim EN iÉ gand 


A 


5589. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr bin 
Al Mufadlal dari Humaid dia berkata; Anas berkata; telah menceritakan kepadaku 'Ubadah 
bin Ash Shamit dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar untuk 
mengabarkan lailatul qadar kepada orang-orang, kemudian terdapat dua orang dari 
kalangan muslimin yang saling berselisih. Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya aku keluar hendak mengabarkan lailatul qadar kepada kalian, namun aku 
mendapati perselisihan antara Fulan dan Fulan sehingga laitatul qadar diangkat kembali, bisa 
jadi hal itu adalah lebih baik buat kalian, maka carilah lailatul qadar pada hari kesembilan, 
ketujuh, dan kelima (sebelum Akhir)." 


Z 
1 رو‎ 


LA TES EN AA ر هو‎ KANE ESA NAS عم بن َف‎ Pb 

KANA Bra MA AY 
JIM saie ال‎ AAN FO AA AI جُل گلا مو‎ SAS, بيني‎ 
جِينْسَاعْتِي‎ KEB A3 3 panas ae ses KONA 


s 
A 


5 Z 
2 


PE با آ حر‎ Sala a e 


A 2 


LA = 


NENENG Ja aa SISA PA SI هھ ٳ خو‎ SEBELAS هَذْوِمِنَ‎ 
0 T TA Aan Kat 


5590. Telah menceritakan kepadaku 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ma'rur yaitu Ibnu Suwaid dari Abu 
Dzar, (Ma'rur) berkata: "Saya pernah melihat Abu Dzar memakai pakaian serupa dengan 
sahayanya. Maka saya berkata kepadanya, "Sekiranya kamu mengambil kain tersebut untuk 
kamu kenakan kemudian kamu memberi kain lagi untuk sahayamu (itu akan lebih baik), Lalu 
Abu Dzar berkata: "Bahwa dahulu aku dengan seorang laki-laki terjadi percekcokan, 
sementara ibu laki-laki itu adalah orang 'ajm (non Arab) lalu aku pun menghinakannya. 


Kemudian laki-laki itu mengadu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau 
bersabda kepadaku: "Apakah kamu habis menjelekkan fulan?" jawabku, "Benar." Beliau 
bertanya lagi: "Apakah kamu juga menghinakan ibunya?" jawabku, "Benar." Beliau bersabda: 
"Sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah, " aku pun berkata: "Apakah saya 
masih memiliki sifat jahiliyahan padahal aku sudah tua?" beliau menjawab: "Ya, benar, 
mereka adalah saudaramu dan paman-pamanmu yang dititipkan Allah dibawah 
pengurusanmu, barangsiapa memiliki saudara yang masih dalam pengurusanya, hendaklah 
dia diberi makan sebagaimana yang dia makan, diberi pakaian sebagaimana ia mengenakan 
pakaian. Dan janganlah kamu bebaninya diluar batas kemampuannya, dan jika kamu 
membebaninya, maka bantulah dia dalam menyelesaikan tugasnya." 


Bab: Ucapan yang dibolehkan tentang 'Dia pendek, dia jangkung" 


Pa LAI > 


ALA kei a ناي هر‎ é Maa Ata Ao PAS بَنُعْمَرَ‎ MA AAA 


PE الْمَسَجِدِوَوَصعَيَدَمُعَلَيْبَاوَف‎ IKA قام إلى‎ Ada daa peda da sala 
ag BIM AI Apae حر‎ KAMA a KAN IN Mag Pa 


LI 


Pen Baju ad و‎ 22 e 4 PINANG A 2 و‎ roal, Í PEE 
SIS Aa BIANG سَلَّم يَدْعُو‎ GAS bo ر جل کان التب‎ 


-ís 5 Pa 9 AN ا‎ a كمد‎ 
VEG P EINO IN BESI سی تارمو‎ JANG AE 


- 4 Pa “G3 At 2 ne Se aka أر‎ 1 
gan 1153 دوأ أطو لر‎ ga Jap GAS SAR BSI GP bon gra Jia 


5591. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Muhammad dari Abu Hurairah "Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam mengimami kami pada waktu shalat zhuhur hanya dua raka'at 
kemudian salam, lalu beliau mendekat ke sebatang kayu yang tersandar di masjid sambil 
meletakkan tangan beliau di atas batang kayu tersebut. Pada waktu itu di antara mereka 
terdapat Abu Bakar dan Umar, keduanya merasa segan untuk menegur Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam, dan orang-orang segera keluar masjid sambil berkata: "Apakah 
shalat di Oashar (ringkas)?" Di antara mereka juga terdapat seorang laki-laki yang biasa 
dipanggil oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sebutan Dzul yadain, ia berkata; 
"Wahai Nabiyullah, apakah engkau telah lupa atau memang shalatnya digashar (diringkas)?" 
Beliau menjawab: "Aku tidak lupa dan shalatnya tidak pula diringkas." Para sahabat berkata, 
'Bahkan anda telah lupa wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "kalau begitu benar apa kata 
Dzulyadain." Lalu beliau mengerjakan shalat dua raka'at kemudian salam, kemudian beliau 
bertakbir dan sujud sebagaimana sujudnya (waktu shalat), atau bahkan lebih lama lagi, 
kemudian mengangkat kepalanya dan bertakbir, kemudian beliau meletakkan (kepalanya) 
sebagaimana beliau sujud bahkan lebih lama lagi kemudian beliau mengangkat kepalanya 
dan bertakbir." 


Bab: Ghibah 


Kn Abi 7 2 4 Pn‏ 2 هماه مه 
ANNA‏ يَحْيَى JENIS PAS‏ ش قال مَعِعَتٌ ت مجَاهِدًَا SAS‏ طاو س عن IMEI‏ 
SANG E‏ رشو ak Ppt Aa ga SAN‏ ص 22 
ASA A KISS‏ 9 يموي Lag aib em ESA SÉ kanal‏ 


w KA 


قرس عل هَذَارَاحِدَارَعَلَهَذَاوَ E e‏ 


5592. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Waki' dari Al 
A'masy dia berkata; saya mendengar Mujahid bercerita dari Thawus dari Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati dua 
kuburan lalu beliau bersabda: "Kedua penghuni kubur ini tengah disiksa dan keduanya 
disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu ini, tidak bersuci dari kencingnya, sedangkan 
yang ini disiksa karena selalu mengadu domba." Kemudian beliau meminta sepotong 
pelepah kurma yang masih basah. Beliau membelahnya menjadi dua dan menancapkannya 
pada dua kuburan tersebut. Beliau kemudian bersabda: 'Semoga ini bisa meringankan 
keduanya selagi belum kering.' 


Bab: Sabda Nabi "Sebaik-baik rumah, adalah rumah anshar" 


IM 


AE GN امیر اوري قال قال‎ fosid A حَدَكََاسفَيانءَ‎ An SIS A 


A - PEN 2و‎ 1 2 21 


5593. Telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abu Az Zinnad dari Abu Salamah dari Abu Usaid As Sa'idi dia berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik pemukiman orang Anshar adalah pemukiman Bani 
Najjar." 


Bab: Membicarakan orang yang suka bebruat rusak dan onar yang dibolehkan 


n ANE Siia i A Jedah NG SIA SS 
7 sala KING ka saka TER Pa 


Pa AYAHI RAEG HESTEAREN 


A 


a NAN GAN AS ALÉN SA AN BEE AKI 


5594. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadl telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah saya mendengar Ibnu Al Munkadir dia mendengar 'Urwah bin Az Zubair 
bahwa Aisyah radliallahu 'anha pernah mengabarkan kepadanya, katanya: "Seorang laki-laki 
meminta izin kepada nabi Shallalahu 'alaihi wa sallam, beliau lalu bersabda: "Izinkanlah dia 
masuk, amat buruklah saudara 'Asyirah (maksudnya kabilah) ini atau amat buruklah Ibnul 
Asyirah (maksudnya kabilah) ini." Ketika orang itu duduk, beliau berbicara kepadanya 


dengan suara yang lembut, lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, anda berkata seperti ini 
dan ini, namun setelah itu anda berbicara dengannya dengan suara yang lembut, Maka 
beliau bersabda: "Wahai 'A'isyah, sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi 
Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan 
kekejiannya." 


Bab: Mengadu domba diantara dosa besar 


159 ووا وار Ag‏ وکرو عو 27 اکر ID A‏ 7 ووم 2 As Ge Ns‏ 
AN SAS‏ أخبرناعَبِيدة بن ير ا بو عبد الو ga‏ عن مَنْصُورٍ عَنّمُجَاهِدٍعَنَابَنِعَبَّاسِ قال 


4 


4 و‎ 7 2 7 2 2 5 2 
sah AEN و‎ E ۰ D ZLD a AN TG ZAH ل ا تي م‎ < 
Z 2 Jao NAN BEG —. 03 2 << 2 
SS GIA من‎ AN CAST pda و‎ MS Goa يُعَدْبَانْوَمَا‎ jua, قبُو‎ 
ye A r Z A ege A Pd 


LA 


Pa Z r 2 2 5 Z 7 
CL Kos PRA e at و‎ - 2 Aa P PODA Mi 24< KN 
2 0... IN Pa Pa Ae . Bg 
هد‎ A9 وى‎ Un 9 MW BAY د‎ 
. aia? A, = pah ر ار‎ 7 MA 
pa ان‎ ai 2 2 pa 7 م‎ -. 
A A a WENG ر‎ 22.2 
L5 مال‎ 32 e7 AAN > ذافقا‎ e en? - 
يبد‎ BILA وى فر هد‎ 2 
- ان‎ 2 


5595. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami 'Abidah 
bin Humaid Abu Abdurrahman dari Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah keluar dari salah satu kebun yang ada di Madinah, lalu 
beliau mendengar suara dua orang yang sedang di siksa di kuburnya, setelah itu beliau 
bersabda: "Tidaklah keduanya di siksa karena dosa besar namun hal itu adalah perkara yang 
besar, salah satu darinya adalah tidak bersuci dari kencingnya sedangkan yang lain selalu 
mengadu domba." Kemudian beliau meminta sepotong pelepah kurma yang masih basah. 
Beliau membelahnya menjadi dua, sepotong beliau tancapkan di kuburan yang satu dan 
sepotong di kuburan yang lain. Beliau kemudian bersabda: 'Semoga ini bisa meringankan 
siksa keduanya selagi belum kering.' 


Bab: Dimakruhkan mengadu domba 


A 


7 WALAN KAM AF zaz ZA An A ANGE 
£ 2 P ر‎ 2 3 


6.2 2 ع مك وه P Z A Pn‏ 7 و وفىم 2 رر فا 

NG iang JÊJÊG‏ صل kan LEAN‏ يفو JÊNG‏ الْجَتَدَكَنَاتُ 
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan‏ .5596 
dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam dia berkata; "Kami pernah bersama Hudzaifah, lalu‏ 
di beritahukan kepadanya bahwa ada seseorang yang merafa'kan (menyandarkan) hadits‏ 
kepada Utsman, lantas Hudzaifah berkata kepada orang tersebut; "Saya mendengar Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu‏ 

domba." 


Bab: Firman Allah "Jauhilah ucapan dusta" 


A AAA‏ يونس AN‏ ذهب Í foii hgn gii‏ الله 


aN gaa ع طَعَامَهُوَ‎ ap ala قلس‎ ra | gan kada IE Senda 
SUN 


5597. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abu Dzi'b dari Al Maqburi dari Ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan kotor, melakukan hal 
itu dan masa bodoh, maka Allah tidak butuh (amalannya) meskipun dia meninggalkan 
makanan dan minumannya (puasa)." Ahmad berkata; Seorang laki-laki memahamkanku 
tentang isnad hadits ini. 


Bab: Oportunis (Bermuka dua) 
WEE AAN AA كد‎ Gani NG أي‎ Sis A 1 SAI ea 
Nak sangi A الَا يوم‎ BAN AN 


“ 

مو 
yg Pd 2 g‏ 2 
حه هؤلاء حه 
STRE ITR‏ 


5598. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami Abu 
Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Kamu akan mendapati orang yang paling jelek di sisi Allah pada hari Kiamat kelak 
adalah orang yang bermuka dua, yang datang dengan satu muka dan datang kepada orang 
lain dengan muka yang lain." 


Bab: Mengabari kawan tentang hal-hal yang mengenai dirinya 


TEE s ETARE BN PSA Da Se SNP TA Sah a AA Kena 


03 K ap اع اس‎ BN AEN و‎ Naa AAA - 
جه اله‎ ASASI la SANG JEG NGA Kapas ال‎ AN Para 


AA, و‎ e pa 


Kos ga جهو قال ر جم‎ ASET GA gala: Bs 
PEAH 


5599. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membagikan suatu bagian, lantas seorang 
laki-laki dari Anshar berkata; "Demi Allah, dalam hal ini Muhammad tidak mengharapkan 
wajah Allah." Lalu saya langsung mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan 
mengabarkan kepada beliau, tiba-tiba wajah beliau berubah menjadi merah dan bersabda: 


"Semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia lebih banyak disakiti daripada ini lalu dia 
bersabar." 


Bab: Pujian yang dimakruhkan 
Sensa at PE E بر‎ Ia aa KAS A Se 


BEE Seakan ja SN ANE TAREN‏ يدفي 


SE Pia YA 


5600. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabbah telah menceritakan kepada 
kami Isma'il bin Zakariya' telah menceritakan kepada kami Buraid bin Abdullah bin Abu 
Burdah dari Abu Burdah bin Abu Musa dari Abu Musa dia berkata: "Nabi Shallallahu 'alaihi 
wasalam pernah mendengar seseorang memuji orang lain secara berlebihan, lalu beliau 
bersabda: "Kalian telah binasa-atau: Kalian telah memutuskan punggung seseorang." 


be عِندَالَبيَ‎ KY Ba a KAA NE ڪال ع‎ EA PA 
dologi يُحَكَقَطَعَتَ‎ AM 2 ا‎ Jo ANJSI Ai Jaki Haha gas 15 
أَنَّهُ كُذَلِكَ‎ AE NS ag DG D NG 


- 
Z i 


NG IE LM TA عَلَ‎ SPF 


5601. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Khalid dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya bahwa seorang laki-laki disebut-sebut 
disamping Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu laki-laki lain memuji kebaikan laki-laki 
tersebut, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Celaka kamu, kamu telah 
memenggal leher saudaramu." -Beliau mengatakannya hingga berkali-kali- bila salah seorang 
dari kalian memuji temannya -tidak mustahil- hendaklah mengucapkan: 'Aku kira fulan 
seperti ini dan ini, walaupun jika diperlihatkan ia memang seperti itu, dan Allah lah yang 
akan menilainya, supaya ia tidak menyucikan seorang pun atas Allah." Wuhaib mengatakan 
dari Khalid: "Wailaka (celaka kamu)." 


Bab: Memuji saudaranya atas suatu yang telah diketahui 


PRA AS PEE 2 مسرم‎ 


- Aa ر‎ 2 - 


a Z > 


5602. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dari Ayahnya bahwa 
ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan tentang kain sarung sebagaimana 
yang beliau sebutkan, Abu Bakr berkata; "Wahai Rasulullah, salah satu dari kain sarungku 


yang sebelah selalu terjatuh, " beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu tidak termasuk dari 
mereka (yang menjulurkan kain sarung sampai di bawah mata kaki)." 


Bab: Firman Allah "Ia menyuruh bebuat adil dan kebaikan" 


2 pa AI <s < k, وه واو‎ A KE A ور‎ <% 2 PAR 
TEA الحمَيّدِيٌ حَدْنَاسَفَيَانَحَدنَْاهشامْبْنْعرّوَةْعَ نَأبِيهعَنَ عَايِشْةرَضي‎ SAS 


2 2 
e e r 


- A NG NG A A SANA هورم كرعس‎ 7 A 4 
SBI Iba GENG لا يان‎ AA galan) JASA NS IS Aga be AJ 
ra 2 ا و‎ 


3 w e 


2 1 ا ل‎ 
BN AL ده اغد ر‎ ES IE IE REA ASSET LENENG 33 


AA و‎ A a ره‎ 9 TANG NAM د وار‎ 2 NP (en 


” 
- 


TUK‏ “م ka‏ م ر | ° WA‏ بے LA A‏ امي AL ga‏ وس م ل امه داس 
قال لبيد ی : غص قا قا Sab‏ 9 مشاقة ˆ G3 AYO‏ 
ل لبي بن اعصم لوم ل في جف > hiag y‏ وبحت رعو وي بئر دروان حاء 


NN 
“ON 


Pa س‎ 


A م داس‎ PA = 27و‎ szare F هورم‎ Í A 
سٌالشْيَاطِينَكأنَّ‎ ES E ار يها‎ AN i ka a A 


A 


o er‏ ر 
.2 


٣ سر‎ A zaz AG Pen A مه‎ a MA 
جَقَالتَعَابِسَهَقَقَلْتُ يَارَسُولَاللَهقَهَلَا‎ Sea oia en 
PA 2 


2 م‎ - - 4 
PANPA 56 BET قَقَدَسَقَان‎ SAE ds a ISA LISA a 
P P 9 م7‎ red ea 
4 A و8‎ c عي‎ A n 
l AA . A02, . 5 ده‎ LIA 2 سس‎ 2 Ne 
3 AHA GI جا مِنْبَنِي‎ Sami Ng قالتوَلبِيد‎ 


5603. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 
'anha dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap termenung seperti ini dan ini, 
sehingga beliau dibuat seakan-akan telah melakukan sesuatu terhadap isterinya padahal 
beliau tidak melakukannya." Aisyah melanjutkan: "Sampai di suatu hari beliau bersabda: 
"Wahai Aisyah, apakah kamu telah merasakan bahwa Allah telah memberikan fatwa 
(menghukumi) dengan apa yang telah aku fatwakan (hukumi)? Dua orang laki-laki telah 
datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di kakiku dan satunya lagi di atas 
kepalaku. Kemudian orang yang berada di kakiku berkata kepada orang yang berada di atas 
kepalaku: "Kenapakah laki-laki ini?" temannya menjawab: "Dia terkena sihir.' Salah seorang 
darinya bertanya: "Siapakah yang menyihirnya?" temannya menjawab: "Labid bin Al 
A'sham." Salah satunya bertanya: "Dengan benda apakah dia menyihir?" temannya 
menjawab, "Dengan seladang mayang kurma dan rambut yang terjatuh ketika disisir yang 
diletakkan di bawah batu dalam sumur Dzarwan." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatanginya, lalu bersabda: "Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku, seakan- 
akan pohon kurmanya bagaikan kepala syetan dan seolah-olah airnya berubah bagaikan 
rendaman pohon inai." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk 
mengeluarkannya, kemudian barang tersebut pun dikeluarkan. Aisyah berkata: "aku 
bertanya: "Wahai Rasulullah, tidakkah anda menjampinya (merugyahnya)?" maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku 
dan aku hanya tidak suka memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu." 
Aisyah berkata: "Labid bin A'sham adalah seorang laki-laki dari Bani Zuraig yang memiliki 
hubungan dengan orang-orang Yahudi." 


Bab: Larangan saling mendengki dan menjauhi 


PUN NA ENG Pane ود وو‎ 


SAGA SAS 
تجگ واو‎ E ب الْحَدِيتِ‎ A NYI lagi 


e 
A 


ENSE 


ANGIN BAANG ت‎ IVANO Aj A arz 
BA lel g aS واولا تباعضواو‎ ENI aal 


5604. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari 
Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Jauhilah prasangka 
buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian saling 
mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta 
saling membenci, tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." 


SA ALAN اذش بن مالك رضي‎ SAE NE Sae IKA pi Kas 
JA وار‎ NGA كوش‎ NAN AAN Gas EEN Laa 7 ها‎ 
NENG BA Agt lh 


5605. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik radliallahu 
'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian saling 
membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah 
yang bersaudara, dan tidak halal seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga 
hari." 


Bab: Firman Allah "Wahai orang beriman, jauhilah prasangka" 


ARA EE an AI 


ا AN‏ بن يوسف| ENGGEN MLS‏ حعَنْ أبي هْرَيْرَكَرَضِيَ 4 KE,‏ 
سول الہ صل ام کی AKA AEAN P‏ 


WI GA JANG GEN ja تَجَسَسُوَاوَلَاتَتَاجَشُوَاوَلَاتَحَاسَدُوَاوَلَاتَبَاعَضْوَاوَلاك كابر واو کو‎ 


CN 


5606. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk 
ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian saling mendiamkan, saling mencari 
kejelekan, saling menipu dalam jual beli, saling mendengki, saling memusuhi dan janganlah 
saling membelakangi, dan jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara." 


Bab: Diantara Prasangka 


SNE GE MS HE JENIS حَدَتَاسَعِيدُبَنُعْفَرٌ‎ 


MBA كَامَارَ جين من‎ EA شَيَكَاكَالَ‎ Kano معان من‎ CNG Kids seen صل‎ 
GOG SE NGA INSAN ES IS PE دكا‎ 
MAT EENE AAA DE 


5607. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Saya tidak mengira seandainya fulan dan fulan mengetahui agama kita 
sedikitpun." Al Laits mengatakan; "Dua orang itu adalah dari orang-orang Munafik." Telah 
menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dengan 
(sanad) ini, Aisyah mengatakan; "Pada suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk 
menemuiku, lalu beliau bersabda: "Wahai Aisyah, aku menyangka ternyata fulan dan fulan 
tidak mengetahui perkara agama yang kita berada di atasnya." 


Bab: Seorang mukmin menutupi keburukan dirinya 


15 


o je 7 اهن‎ AN SAS دالو‎ Ep Aa 
2 ولا‎ KAIAFA AR ena 
NG Kas AN ya ya Ja ANEAN PARA Ga BERI KH 
LE ge کد بات دت ةر ەرەو يه‎ E داو‎ as NE aé DOARA 


5608. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Akhi Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dia 
berkata; saya mendengar Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Setiap umatku dimaafkan (dosanya) kecuali orang-orang 
menampak-nampakkannya dan sesungguhnya diantara menampak-nampakkan (dosa) 
adalah seorang hamba yang melakukan amalan di waktu malam sementara Allah telah 
menutupinya kemudian di waktu pagi dia berkata: 'Wahai fulan semalam aku telah 
melakukan ini dan itu, ' padahal pada malam harinya (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya. 
la pun bermalam dalam keadaan (dosanya) telah ditutupi oleh Rabbnya dan di pagi harinya 
ia menyingkap apa yang telah ditutupi oleh Allah'." 


g Te “A9 st ر 35 ر ر ا و ور‎ RAW 
LA jab f DS Agi gae ri NG ANE an 


ra 


AAA -2% JA NGANG‏ ر و ورس سلا ر ٣‏ ر 
ار ا NG A3 aa‏ قال يدو MERA AA‏ 


A وهر‎ Wr seh A 2ر ر‎ A 


4 عملت ISI TAS IS‏ عملت Anta WG ATAPA AS‏ رت 


RAT ESA Eka‏ الْيَوَمَ 
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu‏ .5609 
'Awanah dari Oatadah dari Shafwan bin Muhriz bahwa seorang laki-laki pernah bertanya‏ 
kepada Ibnu Umar: "Bagaimana anda mendengar sabda Rasulullah shallallahu "alaihi‏ 
wasallam tentang An Najwa (bisikan di hari kiamat)?" Ibnu Umar menjawab, "Yaitu salah‏ 
seorang dari kalian akan mendekat kepada Rabb-nya. Kemudian Dia meletakkan naungan-‏ 
Nya di atasnya, (Maksudnya menutupi kesalahannya) kemudian Dia berfirman, "Apakah‏ 
kamu telah berbuat ini dan ini?" hamba itu menjawab, "Ya, benar." Dia berfirman lagi‏ 
"Apakah kamu telah melakukan ini dan ini?". Hamba itu menjawab: "Ya, benar." Dia pun‏ 
mengulang-ulang pertanyannya, kemudian berfirman: "Sesungguhnya Aku telah‏ 
menutupinya (merahasiakannya) di dunia dan pada hari ini aku telah mengampuninya‏ 
bagimu."‏ 


Bab: Sombong 


A? 2 2% 422 Z 254 < و ملع 23 ر چ رور دو‎ : E 
عن حار هنوهب الْخْرَاعِيَ‎ Ga ME KAIN GA بن كثير‎ 9 ® 


Ela sara MEA Jo NGE‏ خو کم Pore ia IS BAN JR‏ َقَسَمَعَلَ الله 


LA 


LA lr‏ وغ 
KAI SKA BSa a Ak‏ ی 
IE asn Ga aa JR ka aka NENG SI JGN SSS Ja INA‏ 


A 


A 8 to. g Pa 7‏ 2 2 
لله و اج سد و - 2 ۾ e‏ |“ 
ikai edane |‏ بِوِحَيّثْ شاءت 


5610. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ma'bad bin Khalid Al Oaisi dari Haritsah bin 
Wahb Al Khuza'i dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Maukah kalian aku 
beritahu penduduk surga? Yaitu setiap orang yang lemah dan diperlemah. Sekiranya ia 
bersumpah atas nama Allah pasti Allah akan mengabulkannya, Maukah kalian aku beritahu 
penghuni neraka? Yaitu Setiap orang yang keras (hati), congkak dan sombong." Muhammad 
bin Isa berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami 
Humaid At Thawil telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik dia berkata: "Sekiranya 
ada seorang budak dari budak penduduk Madinah menggandeng tangan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, sungguh beliau akan beranjak bersamanya kemana budak itu 
pergi." 


Bab: Menjauhi seseorang 


0 PA Pay je! BEE a NG AMN EEA EAE Tok pi Kas 


44 


f SAHKAN E ee AIA SAE SA الحا رث وهو‎ 


PEES 


Te 


JG EA 2 PEN Ang PNG San 31 INE KNS 
Ml A اله جير‎ NAN AG ANG A 
LN مما ال َلكَ مَل‎ EA NYA NEG AI 
رُهْرَةوَكَالَهْمَا‎ BILA ALE دين‎ SANG َد الوَ‎ yha A3 5 ina 
2133 nahas IS, قطِيعَتِي‎ 5S Kb Jo MALE KKS NS ALS AL 
BE ر خم الهو جر‎ PASANG ES دِيَتِمَا حَنَّى‎ babak ingi A) 
PRA a BS JB NANG ENG JÊG 
Nah 3 WAR Gah AE GAGANG ANGGA GESI As 
KE HAL gal! AAA SIS EL UN AR RE 
Dak JEN ENS َكَل‎ JAE bat Na ع‎ 
Ng asa SNI 3 وھ‎ SS GK Tana ATAN abm NG 355 EN 


Li 


Ka ذلك‎ 3 Kai 5 ENG sab Sena MOH ES 2 Ig SKI ALIS Sa 


2 Pri Z A A 


AA RENA GA 


A 


ذل فقو عَهَاحْمَارَهَا 


5611. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: telah menceritakan kepadaku 'Auf bin Malik bin Ath Thufail 
-yaitu Ibnu Al Harits ia adalah anak saudara seibu Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam- mendapatkan kabar bahwa Abdullah bin Zubair berkata tentang penjualan 
(rumah) atau pemberian yang di berikan Aisyah kepadanya, Kata Abdullah: "Demi Allah, 
Aisyah segera membatalkan penjualan (rumah) atau aku akan menjauhi dirinya." Aisyah 
berkata: "Apakah dia (Ibnu Zubair) mengatakan seperti itu?" mereka berkata: "Ya." Aisyah 
berkata, "Demi Allah, saya bernadzar untuk tidak berbicara kepada Ibnu Zubair selamanya." 
Maka Ibnu Zubair pun meminta ma'af kepada Aisyah ketika Aisyah lama mendiamkannya. 
Namun Aisyah tetap berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mema'afkannya dan tidak 
pula menghentikan nadzarku." Katika hal itu dirasakan Ibnu Zubair cukup lama, maka Ibnu 
Zubair berkata kepada Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Al Aswad bin Abd 
Yaghuts keduanya dari Kabilah Zuhrah: "Aku bersumpah atas nama Allah, ketika kalian 
berdua memasukkanku ke rumah Aisyah, sesungguhnya tidak halal baginya bernadzar untuk 
memutuskan tali silaturrahmi." Lantas Al Miswar dan Abdurrahman pergi menemui Aisyah 
dengan mengenakan mantelnya, kemudian keduanya meminta izin kepada Aisyah, katanya, 
"Assalamu 'alaiki warahmatullahi wabarakutuh, apakah aku boleh masuk?" Aisyah 
menjawab; "Masuklah kalian." Mereka berkata: "Kami semua." Aisyah menjawab: "Ya, kalian 
semua." Aisyah tidak tahu kalau Ibnu Zubair juga ada bersama mereka berdua, ketika 
mereka masuk rumah, Ibnu Zubair pun masuk ke dalam ruangan Aisyah, dan langsung 
memeluknya. Setelah itu Ibnu Zubair pun menasihati Aisyah sambil menangis, kemudian Al 


Miswar dan Abdurrahman juga ikut menasihatinya. Keduanya berkata, "Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang untuk mendiamkan orang lain sebagaimana yang 
telah engkau ketahui, sesungguhnya tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan 
saudaranya melebihi tiga hari." Ketika nasehat itu mengalir terus kepada Aisyah, Aisyah 
segera ingat mengenai nadzarnya dan menangis, katanya: "Sesungguhnya aku telah 
bernadzar, dan nadzar tersebut sangatlah berat, dan keduanya masih saja seperti itu hingga 
Aisyah berkata kepada Ibnu Zubair. Setelah itu Aisyah membebaskan empat puluh budak 
karena nadzarnya, dan setelah Aisyah ingat nadzarnya, iapun menangis sehingga air matanya 
membasahi jilbabnya." 


Pen LAA SN a, NAE 2 PAER 7 KAEA 
„A Para A A JANGE N SAS او لا خاس دواو‎ KASI Sa 
JANG A 


5612. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah kalian saling membenci, janganlah saling mendengki dan janganlah 
kalian saling membelakangi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, dan 
tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam." 


SPAN NA ANA‏ سف GAN giat LA EGA‏ َنْب يوب 
EA ISI Das MEN‏ لاتحي جل ان جر oka JANG BA‏ 
BAKA PM N Cp pd‏ 


5613. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsi dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim 
mendiamkan saudaranya melebihi tiga malam, (jika bertemu) yang ini berpaling dan yang ini 
juga berpaling, dan sebaik-baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam." 


Bab: Boleh menjauhi seseorang yang suka membangkang 


Is SEL PIN yan KIE Ma 12 GS همام بَنِ‎ A 8 ri: AES 


NGANG 2 CMS SS BLM, KERANA SAH Sa 
JAE اهيقالت‎ ASIA ni 


JANA Ml 


5614. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abdah 
dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya aku mengetahui bila kamu ridla dan 


ketika kamu sedang marah." Aisyah berkata: "Bagaimana Anda bisa mengetahui hal itu 
wahai Rasulullah?" beliau bersabda: "Sesungguhnya jika kamu sedang ridla maka kamu akan 
mengatakan, "Tentu, demi Rabb Muhammad, " sementara bila kamu sedang marah, maka 
kamu akan mengatakan: "Tidak, demi Rabb Ibrahim." Aisyah berkata, lalu kataku: "Benar, 
aku tidak merasa jengkel kecuali dengan namamu." 


Bab: Mengunjungi kawan, setiap hari, pagi-petang? 


e 2 S3 e D Mei EA 
BEA NAGA se AI, : Sad SNG p AÉ 25 Sasa 


Sasa شولا ا‎ SES nela pê Sule Na Pon 


PL Jala s Ap (Era BA BIANG G K3 ANG GAGÉ‏ وج 


5615. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar. Al Laits mengatakan; telah menceritakan kepadaku 'Ugail, Ibnu Syihab 
berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Zubair bahwa Aisyah isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Saya tidak menyadari bahwa kedua orang tuaku telah 
memeluk suatu agama, tidak ada hari yang kami lalui kecuali Rasulullah shallaallahu 'alaihi 
wa sallam pasti berkunjung ke rumah kami pada pagi maupun sore hari. Dan ketika kami 
tengah duduk-duduk di rumah Abu Bakr pada siang hari, tiba-tiba ada seseorang berkata, 
"Ini Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, datang di waktu yang belum pernah datang 
kepada kami pada saat seperti ini." Abu Bakr berkata: "Tidaklah beliau datang pada saat 
seperti ini kecuali ada perkara (yang sangat penting), beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya 
aku telah di izinkan untuk keluar (berhijrah)." 


Bab: Menziarahi kaum dan makan pada mereka 


Mai AE a Kn gu Ni ANE gi Ab HÉ أ وا‎ D Tah 5 هي‎ ara 
Kuba Asas AE Nae ب‎ JAN ala Sa 2 ANA e 
PES bab Us ate بِمَكان من‎ JANG A A 


5616. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami Abdul Wahhab dari Khalid Al Khaddza' dari Anas bin Sirin dari Anas bin Malik radliallahu 
'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengunjungi rumah milik orang 
Anshar, lalu beliau makan bersama mereka, ketika beliau hendak keluar, beliau diminta 
supaya tetap tinggal di rumah tersebut, lalu beliau memercikkan air di atas tikar setelah itu 
beliau shalat dan mengajak mereka shalat (berjama'ah)." 


A 


Bab: Berdandan karena menjadi utusan 


AL LA وه‎ Tana ba SL 6 Lis ANG I EWA Dar ني‎ A >% MEA 
Ibba يقال حَدثنِي يَحَيَى بآ‎ | EÉ JÉ ANE GS محم‎ PWA ANG 


0 0 
.. .. 
Pa Pa 


Ana a SANA Segala KAA KENA ae 2 CA mad) 


AA 


A‏ عُمَرْعَلَ جل ÁN Nu NIA iba sa ade‏ هذه 


SANA jd LAS ES NGA gan) GAN a‏ مَامَضَى 


و 


201 


AA NG a para ál صل‎ NG. ayu AM Basi 


ogn د‎ AAK Suhe IN JA Ae 
sa 


5617. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Abdush Shamad dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Ishaq dia berkata; Salim bin Abdullah berkata 
kepadaku; "Apakah istabraq itu?" aku menjawab; "yaitu kain sutera yang agak tebal dan 
kasar." Salim berkata; saya mendengar Abdullah berkata; "Umar pernah melihat seorang 
laki-laki mengenakan baju sutera dari istabraq (sutera tebal), lalu dia datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Wahai Rasulullah, Alangkah bagusnya jika Anda 
membelinya untuk Anda pakai saat menerima para utusan yang datang kepada Anda." Maka 
beliau menjawab: 'Yang memakai sutera ini hanyalah orang yang tidak mendapat bagian di 
akhirat. Tidak berapa lama dari peristiwa itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus 
seseorang untuk memberi kain sutera tersebut kepada Umar, lalu Umar mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa kain tersebut sambil berkata; ""Ya Rasulullah! 
Bagaimana anda mengutus seseorang untuk memberiku kain sutera ini, padahal Anda telah 
berkata kepadaku tentang baju ini?" beliau menjawab: 'Aku tidak mengirimkannya 
kepadamu kecuali supaya kamu mendapatkan hasil (menjualnya)." Sedangkan Ibnu Umar 
sangat membenci corak yang terdapat dalam baju karena hadits ini." 


Bab: Persahabatan dan sumpah 


Peng 


ALAN قا خی‎ NGE GA SNG اذی‎ EA, PAN SS SS 
Us a) ika gas 1 للع‎ Ie LAN بيع ققال‎ Naat a sa 


5618. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Humaid dari Anas dia berkata; Abdurrahman datang kepada kami, lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mempersaudarakan antara dia dengan Sa'd bin Ar Rabi'. Lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Adakanlah walimah walau dengan seekor domba." 


PAGE GESA 3 KIP ANA ai 


Z 7 


4 


C 


DLA 


EGET LA Jo LAN SIS E حلفي‎ NG Pat AN 
sa Lais 


5619. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabbah telah menceritakan kepada 
kami Isma'il bin Zakariya` telah menceritakan kepada kami 'Ashim dia berkata; saya bertanya 
kepada Anas bin Malik; "Apakah telah sampai kepadamu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidak ada perjanjian menjalin persahabatan dalam Islam?" Anas 
menjawab; "Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah menjalin persahabatan antara 
orang Quraisy dan orang-orang Anshar di rumahku." 


Bab: Senyum dan tertawa 


A BE ka HA EA Pe 


SAS aa IA IKAN ENE a a ur NA 


AT GAGANG Ke E NGANG go GEN ka sail Jo‏ د َلاثْتَطْلِيكَاتِ 


s 


5 LA 


WANA as Khas Zila JA NANG gi KLATEN ANAE G 
يبَاب‎ EEEE EEN Š; Metadata 


IM r 


2 2 2 ” ad 4 2 
3 3 دو 00 22 و ور‎ 24 ra ANN AI za 5 Z Zel TA 13 Bar 22 
yT SL NGGAE Gali A63 ai Pl 


1 


24, 2 PK Ee Luk, ا‎ ATA ر‎ GA WA ANAA ر 21234 ب ار‎ 
diana PAÍ ia AN Saga sia aka as wN 
4 PA . rd 3 5. Ta PETA < ed 

Udit oke ganas تذوقى‎ gas Ya توَّجعى إلى‎ 


5620. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa Rifa'ah Al Oaradli telah menceraikan isterinya setelah perceraiannya 
berlalu, Abdurrahman bin Zubair menikahi isterinya Rifa'ah. Lalu isterinya Rifa'ah datang 
kepada Nabi shallaallahu'alaihi wa sallam, Aisyah melanjutkan: "Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya wanita tersebut adalah isterinya Rifa'ah, Rifa'ah menceraikannya hingga jatuh 
talak tiga. Setelah itu, isterinya Rifa'ah menikah dengan Abdurrahman bin Az Zubair. Dan dia, 
demi Allah wahai Raulullah, tidaklah bersamanya melainkan seperti ujung kain yang ini." - 
sambil mengambil ujung jilbabnya- Urwah melanjutkan: "waktu itu Abu Bakar duduk di sisi 
Nabi shallaallahu "alaihi wa sallam sementara Khalid bin Sa'id duduk di depan pintu kamar, 
supaya ia diizinkan masuk, segera ia memanggil Abu Bakar dan berkata: "Wahai Abu Bakar, 
apakah kamu tidak menghardik apa yang telah ia katakan dengan lancang di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam?" Rasulullah shallaallahu'alaihi wa sallam tersenyum seraya 
bersabda: "Sepertinya engkau hendak kembali kepada Rifa'ah. Tidak, hingga engkau 
merasakan madunya Abdurrahman bin Az Zubair dan dia merasakan madumu." 


2 52 ر ر 2 - & و‎ 1 pi Pap 

عد AS da,‏ راح اوضع SA‏ در وكات من جر PAN e‏ 

NA UA BAE AN AAA د‎ ALAN 3g 55 
SEPAK جت كر‎ NUN at Aa gae paka AA AN 

A AA PAN a a a 


A‏ ےم 


DIN PA APP SAN yak a sai 


A 


Ji EJANG انين ارت‎ ENE NYA Pa NG EN aa gate, 


و رو 


sb كنيو مكلك كط‎ a SAE RE KAE AA BI AL 
ES IANG NG AN La ale A نكم كال شوق‎ PAA NART 
áá EOE ENA Landa Se 


5621. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari 
Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dari Abdul Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al 
Khatthab dari Muhammad bin Sa'd dari Ayahnya dia berkata; "Umar bin Khatthab radliallahu 
'anhu pernah meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, (saat itu) di dekat 
beliau ada beberapa wanita Ouraisy yang sedang berbicara panjang lebar dan bertanya 
kepada beliau dengan suara yang lantang. Ketika Umar meminta izin kepada beliau, mereka 
segera berhijab (bersembunyi di balik tabir), lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mempersilahkan Umar untuk masuk. Ketika Umar masuk Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa sehingga Umar berkata: "Demi ayah dan ibuku, apa yang membuat anda 
tertawa wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku heran dengan mereka yang ada di sisiku, 
ketika mendengar suaramu mereka segera berhijab." Umar berkata: "Anda adalah orang 
yang lebih patut untuk disegani wahai Rasulullah!. Kemudian Umar menghadapkan ke arah 
wanita tersebut dan berkata: "Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi hawa nafsunya 
sendiri, apakah kalian segan denganku sementara kalian tidak segan kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam?" Kami pun menjawab: "Karena kamu adalah orang yang lebih 
keras dan lebih kaku dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Biarlah wahai Ibnul Khatthab, demi Dzat yang jiwaku ada di 
tangan-Nya, selamanya syetan tidak akan bertemu denganmu di satu jalan yang kamu lewati 
melainkan syetan akan melewati jalan selain jalanmu." 


AYI AE NE MEN IE UA سوي‎ PKS 
مزل انه‎ ana Ganas sÉ, E 


Pa A 


AEEA 


ENNEA PA E EANES AF اتح‎ asa 


4 ر‎ A 
A 


Es GG ka sad سول ال صل‎ ISL Ad فم‎ AS PES ANG 
INA SE aaa NY ka AE صل‎ ANG رسو‎ anah] PK NG 


5622. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari Abu 'Abbas dari Ibnu Umar dia berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berada di Tha'if (mengepung penduduk Tha'if), beliau bersabda: "Insya Allah 
besok kita akan kembali pulang." Para sahabat bertanya: "Kami tidak akan berhenti 
(mengepung) atau kita akan menaklukkannya?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Kalau begitu, pergilah kalian besok pagi untuk memerangi mereka." Keesokan 
harinya mereka berangkat dan berperang dengan peperangan yang dahsyat sehingga 
mereka banyak yang terluka. Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Besok 
kita akan kembali pulang." Abdullah bin 'Amru berkata: "Merekapun diam dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam tertawa." Al Humaidi berkata: telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dengan semua cerita hadits tersebut." 


1 
ع هدس 2 AA‏ 
3 


5 A 4 AA TA 7 2 2 Pap - 159 
GEPA PNAN AE NAE NA LE PSA A8 Moml BISA می‎ ga SAS 


Z 2 - 
Z ر م‎ 


ل AAAs‏ کے رر ور + ر ر ر ag 0 2 A‏ ا ا رودي ا عر يصاع و ا 
SL BALL‏ 5 جل GAN‏ صل اله عليه و NALA‏ كت و PT IE ES‏ رَمَضَانَقَالَأَعْتِقَ AS‏ 


r 2 ANE. a 2 | 


A PA 
سے‎ a TA ل‎ ES < a NG NGA لكك مرا‎ NE NGGA رد‎ 2 AIA A AAS 
LA 


cr MK z ^ 7 ? Ñ AMER? a‏ و و AZ‏ كي 7 4 و 
AJE KAS as‏ اهم العَرق الم تلقال ANGEN SS JANGAN‏ و CE AR‏ 


5 
KEAMEN | َرَت‎ KA رز‎ TAN LA یال‎ PA a 27 si 
Had d بدت نو جده‎ PEHA SA Abe م فضحك‎ A3 هل بيت‎ 


5623. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Ibrahim telah 
mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sambil berkata: "Celaka aku, aku telah menyetubuhi isteriku di (siang) bulan 
Ramadhan." Beliau lalu bersabda: "Merdekakanlah seorang budak." Laki-laki itu berkata: 
"Aku tidak mampu untuk itu." Beliau bersabda: "Berpuasalah dua bulan berturut-turut." Ia 
berkata, "Aku tidak sanggup, " beliau bersabda: "Berilah makan enam puluh orang miskin." 
la berkata, "Aku tidak mampu, " lalu beliau memberinya keranjang yang berisi kurma." - 
Ibrahim berkata: Al Arag adalah al Miktal (sebanding antara lima belas hingga dua puluh 
sha') - Beliau lalu bersabda: "Dimanakah laki-laki yang bertanya tadi? Pergi dan 
bersedekahlah dengan ini." la menjawab, "Demi Allah, antara dua lembah ini tidak ada 
keluarga yang lebih membutuhkan ini kecuali kami." Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tersenyum hingga kelihatan gigi gerahamnya, beliau lalu bersabda: "Kalau begitu, berilah 
makan kepada keluargamu." 


ر کےا رو Ah‏ و PAN LX‏ ر کار ر LET 0 2 ETAT‏ 
AE GAS‏ يز EL‏ الله الاو سی حدثتا مالك عن GA‏ بن عبد الله بنا ی Ab‏ عن ایس 


2 2 4 2 Pd 7 Pd Z 5 Z A P 
د 21272% 2 222$ 2 272 ,3 . 7ا“‎ A رر ر‎ 47 As SANA 


A 


an ىدث‎ mer Qi Eiaa A > اور 262ر | > رر‎ 
KESAS يدال أك‎ Ska AAS 33 
= pd La bad AP ns 


dg‏ و 


Ae NAN ad توچ قَالَيَامُحَمَّد‎ SAE ba Nia SE la 
AA AG Ab 0 Pa AN 


5624. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi telah menceritakan 
kepada kami Malik dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik dia berkata: 
"Saya berjalan bersama Rasulullah Shallallahu'alaihi wa Sallam, ketika itu beliau mengenakan 
kain (selimut) Najran yang tebal ujungnya, lalu ada seorang Arab badui (dusun) yang 
menemui beliau. Langsung ditariknya Rasulullah dengan kuat, Anas melanjutkan: "Hingga 
saya melihat permukaan bahu beliau membekas lantaran ujung selimut akibat tarikan Arab 
badui yang kasar. Arab badui tersebut berkata; "Wahai Muhammad berikan kepadaku dari 
harta yang diberikan Allah padamu", maka beliau menoleh kepadanya diiringi senyum serta 
menyuruh salah seorang sahabat untuk memberikan sesuatu kepadanya." 


BILA حَجَبَنِي‎ SS GE عن جر یر‎ ne AE ya il حَدَكْمَااة‎ Ai E اا‎ 5 
JAS SIN i AI ENI GEA degan 
MA AH A jan ESA TE قَصَرَبَ بِيدِهفصَدّرِي‎ 


5625. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Idris dari Isma'il dari Oais dari Jarir dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
pernah menghalangiku semenjak aku memeluk Islam dan tidaklah dia melihatku kecuali 
tersenyum. Aku telah mengadukan kepadanya, bahwa aku tidak kokoh berada di atas kuda, 
maka beliau menepukkan tangannya ke dadaku seraya berdoa: "Ya Allah, kokohkan dia dan 
jadikanlah dia petunjuk lagi pemberi petunjuk." 


A A 
£ 


E 2 ka‏ لمث SE PS HS‏ عن 2 و 
Gia pu XX aa‏ ب Ta‏ - 
éca KERTAA ET AGE‏ 


Á Misi ML ELSA Prapat sicli Fe AIA 2 
5626. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Hisyam dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari 
Zainab binti Ummu Salamah dari Ummu Salamah bahwa Ummu Sulaim berkata: "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu sedikitpun dari kebenaran, apakah seorang 
wanita wajib mandi jika ia ihtilam (mimpi basah atau bersenggama)?" beliau menjawab: "Ya, 
jika ia melihat cairan (keluar)." Maka Ummu Salamah tersenyum dan berkata, "Apakah 
wanita juga ihtilam (mimpi basah)?" Nabi shallallahu "alaihi wasallam pun bersabda: 
"Darimanakah seorang anak itu mirip (dengan orang tuanya)?" 


Era baba ف‎ yA, ATA: PEH 31 Ara TE, Al KISAS ; NA ANG 
ثنِي ابن وان‎ SP 

GAP IS EA NGE Ge ne PE‏ ا م 

حى أَرَى مِنَهُطْوَاتِهِإِنمَا KAS‏ 


5627. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dia berkata: telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami 'Amru bahwa Abu Nadir telah 
menceritakan kepadanya, dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, 
"Saya tidak pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak 
hingga terlihat langit-langit dalam mulutnya, beliau hanya biasa tersenyum." 


ia PA ga NAGA Abg ARA ا‎ 

Ae IE EEN 5 LE SE MAA‏ ا PAM‏ م 

naa‏ بخ ةوالت ea‏ سم ِلَالسَّمَاءِوَمَائَرَى مِنسَحَابِ 

KAN EN aa AG JA مط و ا‎ IA KANE aa 
ist bei ieis Put IS ةوالتب‎ j pasik aži ái 

ét KA السَّحَابُ‎ ni KAN A Aeg Se 


A 


SEN SA Sa BE ah ab مالا‎ Ei 


33K Sa i3‏ ته 


5628. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas. Dan di riwayatkan dari jalur lain, Khalifah pernah 
berkata kepadaku; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan 
kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa seorang laki-laki datang 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika beliau tengah berkhutbah Jum'at di 
Madinah, laki-laki itu berkata; "Sudah sekian lama hujan tidak turun, maka mintalah hujan 
kepada Rabbmu!" lalu Nabi Shallallahu'alaihi wasallam melihat ke langit, dan tidak terlihat 
banyak awan. Lalu beliau beristisqa' (meminta hujan turun), tiba-tiba awan bermunculan 
dan saling menyatu antara satu dengan yang lain, hingga hujan pun turun dan mengalirlah 
aliran-aliran air di Madinah. Hal ini berlangsung sampai Jumat berikutnya dan tidak terhenti. 
Kemudian laki-laki tersebut atau yang lainnya berdiri saat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tengah berkhutbah, katanya; "Kami semua telah kebanjiran, maka berdo'alah kepada 
Rabbmu supaya menahan hujan dari kami". Beliaupun tersenyum kemudian berdo'a: "Ya 
Allah, turunkanlah (hujan) di sekitar kami dan bukan pada kami". Hingga dua atau tiga kali, 
maka awan-awan pun bergeser dari Madinah ke arah kanan dan kiri, menghujani di 
sekitarnya dan tidak turun di Madinah sedikitpun, ternyata Allah hendak memperlihatkan 
karomah kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam dan mengabulkan do'anya." 


Bab: Firman Allah "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah" 


LA 
- 


2 4 ور 2 ور‎ 7 AAN كان‎ Ka 


2 


2 


BELA AE EA ا يو‎ 


AN AM LAI Lea E dana see Ajay 


A A 


کی یکو eaii Hadi‏ الْفُجُورِوَإِنَالْفُجُورَيبَدِيإِلَالنَارِوَإِنَالوَجُلَ 


A 


IM 


BEM Jeli 


5629. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada 
kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga, sesungguhnya jika seseorang yang 
senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya 
kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan 
menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan 
dicatat baginya sebagai seorang pendusta." 


حَدَدْنِي an ái pan KAWA KA AA, NA NASA‏ عَنّأبيه 


IM 
r IM w 


ALAA EA قال ايه‎ SEA لال صل‎ ASN 
تمِنَحَانَ‎ BSI sad 


5630. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari Abu Suhail Nafi' bin Malik bin Abu "Amir dari Ayahnya dari Abu Hurairah 
bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tanda-tanda orang munafik itu ada 
tiga, yaitu: jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari dan jika dipercaya berkhianat." 


4 


يار م + راك ےا و م و ر 2o‏ عه Ao‏ 24 وو ANG NGA? AG Da‏ 

حدثتاموسی بن ل a‏ سر IG‏ 
749 و 3 - 7 02 و g 2A‏ وو ر 

AAN an Ma ane ANE SG <i A AA‏ ذب 


KA a NGA AK Setan DN, 
5631. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Jarir telah menceritakan kepada kami Abu Raja’ dari Samurah bin Jundab radliallahu 'anhu 
dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku tadi malam bermimpi ada dua 
orang yang membawaku, keduanya berkata, "Dan yang kamu lihat seseorang yang dirobek- 
robek mulutnya adalah seorang pendusta yang selalu berbicara dengan kedustaannya hingga 
dibawanya sampai ke ufuk (cakrawala) sana, dan ia selalu seperti itu hingga datang hari 
Kiamat." 


Bab: Petunjuk yang baik 


27 AA 


DA 7 D e رز آنه‎ 


VE Idi ag PEHA 


5632. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim dia berkata: saya berkata kepada 
Abu Usamah, Apakah Al A'masy pernah menceritakan kepada kalian? Yaitu, saya mendengar 
Syagig dia berkata: saya mendengar Hudzaifah berkata: "Orang yang paling mirip Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam dari perilaku dan sifatnya adalah Ibnu Ummi 'Abd (Ibnu Mas'ud), 
semenjak dia keluar dari rumahnya sampai dia kembali (ke rumahnya) hingga kami tidak 
mengetahui apa yang diperbuat bersama isterinya." 


WA 


A 5‏ بعر مار ق سمت طارقًاقال قا ASUS IL ME‏ 


أي ساي هدي محمد صل ál‏ و aka ya‏ 


5633. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Muharig saya mendengar Tharig berkata: Abdullah berkata, "Sesungguhnya 
sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Sabar terhadap gangguan 


EA ين‎ dana EN AS سيا قال‎ aa ب نْسعيد عن‎ NASA GANG IA KAYA 
Peng it” Pata ليسلا‎ engan دال ووو‎ 


5634. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Sufyan dia berkata; telah menceritakan kepadaku Al A'masy dari Sa'id bin 
Jubair dari Abu Abdurrahman As Sulami dari Abu Musa radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidak ada siapa pun atau tidak ada sesuatu pun yang lebih 
bersabar atas gangguan yang ia dengar melebihi Allah, Sesungguhnya mereka menganggap 
Dia punya anak namun Dia memaafkan dan memberi mereka rizki." 


Je Ki AAPA ma en ا‎ aa a را‎ 


r 


Ba gao ا‎ er AS الاو‎ snp AA ARGAN 
من‎ 2 


قسمه 
Z - YK‏ 


NE في أصْحَابِهِفَسَارَرَتهُ‎ gga TPA PAMA Par ie SADAR 59 na a 


ra A 
4 A 
ر‎ KANG ره لار ر‎ 


1 EGA NA f Tae . Tani ر‎ 
SANTAN kak AA YME yk A 
ka? zr 
BA AE <E% 2 
م ذلا‎ 5 


5635. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata: saya mendengar Syagig 
berkata: Abdullah berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membagikan sesuatu 
sebagaimana sebagian (mendapatkan) pembagian dari beliau, tiba-tiba seorang laki-laki dari 
Anshar berkata: "Demi Allah, sepertinya pembagian ini tidak untuk mencari ridla Allah." 
maka aku pun berkata (dalam hati): "Sungguh aku akan melaporkannya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku mendatangi beliau ketika beliau berada bersama para 
sahabatnya, kemudian aku mengatakannya dengan suara pelan, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun merasa berat hati hingga wajahnya berubah karena marah, sampai aku 
berharap jika tadi aku tidak jadi memberitahukan kepada beliau, kemudian belaiu bersabda: 
"Sungguh Musa juga pernah disakiti lebih daripada ini namun dia tetap bersabar." 


Bab: Tidak menghadapi manusia dengan cercaan 


MUA NG ENG GAM IN AGAN CN عمف‎ | CN ANN EN AN PELAN LUNA 


AU Pa z 5 AE ر ر ر ا‎ 2 2, 5 PA 
2 CK NAN و‎ A PMK NAS FAT ره هه دع‎ AE 7او‎ ANA حل 3 م‎ LA 0 


A Pd 
£ 


LA 
r £ 


Z ۶ على ام س كوم‎ zofo Gy ZAA رام و 3 و‎ Ge & Ar WALA A 
sis NDAN باو‎ PALING LA ENES ام زهو‎ BIL قحم د اله قال‎ 


5636. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami Muslim 
dari Masruq, Aisyah berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat 
sesuatu yang diperbolehkan bagi beliau, namun anehnya ada beberapa orang sahabat yang 
mengingkarinya (tidak mau menerimanya). Ketika berita itu sampai kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, Maka beliau berkhutbah, setelah memuji Allah beliau bersabda: "Apa 
alasan mereka itu mengingkari sesuatu yang aku buat, demi Allah, aku adalah manusia yang 
paling mengenal Allah dan paling takut kepada-Nya." 


TEE < 0 A gyr Z A دخ و وري و و‎ 1G 

GAN aa “ 7 2 8 3‏ و و ورا . 

DE ai panen عبد الله هو‎ EL LAB خر تا عبد الله ا خر دا‎ GE Wa 
هه‎ 


Z A 


KI الْعَذَّرَ اءفى خدَّر‎ aka iia aalen, کار الب صل‎ E i aa 
- بدو ياء من العدراء بي حدر هاوإدار‎ Oo رو‎ Ana 


LA 
- 


1 


2 ANA LAKI D 

MAAN 

5637. Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah saya mendengar Abdullah yaitu Ibnu 
Abu 'Utbah bekas budak Anas, dari Abu Sa'id Al Khudri dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah sosok yang lebih pemalu daripada seorang gadis yang dipingit dalam 


rumah, apabila beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami akan mengetahui 
dari raut muka beliau." 


Bab: Siapa yang mengafirkan saudaranya tanpa takwil, ia seperti yang 
diucapkannya 


SEA tara‏ واد فيد برقالا AA PENA TA CA‏ ُالْمبَارَكَ عَنّيَحَيَى بن أي 


JANG rate KENA ALA ير رضي‎ jang bê taka s$ 


A 


go. A Big A ت - و‎ 9 MASA Pa NAN 5 
CIA PENA a قالع کر‎ AA گاف ر‎ GI 
ala gael do w an 7 


5638. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dan Ahmad bin Sa'id keduanya berkata, 
telah mengabarkan kepada kami Utsman bin Umar telah mengabarkan kepada kami Ali bin 
Mubarrak dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seseorang berkata kepada 
saudaranya, "Wahai kafir" maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya." 
Ikrimah bin 'Ammar berkata, dari Yahya dari Abdullah bin Yazid dia mendengar Abu Salamah 
mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


TEA رضي‎ FE NE jan KE SA AJE ne Lia 5s- 
أَحَدُهُمًا‎ AE AWAN A AH SAR ah Gale ول سس‎ 


5639. Telah menceritakan kepada kami Ismail katanya: telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa saja yang berkata kepada saudaranya, "Wahai 
Kafir" maka bisa jadi akan kembali kepada salah satu dari keduanya." 


BE E MAN SNN EL AAS ES SAR aa 


یں 


NE ah Kita ól; KAA ai‏ هو كَمَاقَالَوَم an Sa‏ عدب 
EK ya AN su‏ مَنْرَمَى ME SA‏ 


5640. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Oilabah dari Tsabit bin Adl Dlahak 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan 
selain agama Islam secara dusta, maka dia seperti apa yang dia katakan, barangsiapa bunuh 
diri dengan sesuatu di dunia, maka dia akan disiksa di neraka Jahannam dengan sesuatu 
yang ia pergunakan untuk bunuh diri, barangsiapa melaknat seorang muslim maka ia seperti 
membunuhnya dan barangsiapa menuduh seorang muslim dengan kekafiran maka ia seperti 
membunuhnya." 


Bab: Mengafirkan dengan tanpa klarifikasi atau jahil 


en 5 PALA, ANGGENG مسد‎ Kata 


NAN فيصل فيصل بم‎ tan 33 Gada و‎ AN Ala akan NG ak WA 25 ZA 


Pa 


767 ر 


NA 5-0-5 A ISI BEAN مم‎ 
BAS 9 Kowe ga Alis Pan Jaa BELIA BEN a put na 


PA 0 


eaaa fei NABA NA wa IE BE Sisi GN PN 
3353 وَصُحَاهَاوَسَبَحْاسَعَرَيَكَالْاَعَلْوَ‎ MENAH A 


5641. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdah telah mengabarkan kepada 
kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Salim telah menceritakan kepada kami 'Amru 
bin Dinar telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah bahwa Mu'adz bin Jabal 
radliallahu 'anhu pernah shalat (dibelakang) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, 
kemudian dia kembali ke kaumnya untuk mengimami shalat bersama mereka dengan 
membaca surat Al Bagarah, Jabir melanjutkan: "Maka seorang laki-laki pun keluar (dari shaf) 
lalu ia shalat dengan shalat yang agak ringan, ternyata hal itu sampai kepada Mu'adz, ia pun 
berkata: "Sesungguhnya dia adalah seorang munafik." Ketika ucapan Mu'adz sampai ke laki- 
laki tersebut, laki-laki itu langsung mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sambil 
berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang memiliki pekerjaan untuk 
menyiram ladang, sementara semalam Mu'adz shalat mengimami kami dengan membaca 
surat Al Bagarah, hingga saya keluar dari shaf, lalu dia mengiraku seorang munafik." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Mu'adz, apakah kamu hendak membuat 
fitnah." -Beliau mengucapkannya hingga tiga kali- bacalah Was syamsi wadluhaaha dan 
wasabbih bismirabbikal a'la atau yang serupa dengannya." 


N 


IEEE ري ڪن يرڪنا ي هر‎ PNS LA IMA MAAN PISA gl), ba 


WAN Jis Ngk IG Ha م حَلَقَ‎ ka AL کال ر سول اله صل‎ 


SI Pa م‎ SAH) 


5642. Telah menceritakan kepadaku Ishag telah mengabarkan kepada kami Abu Al Mughirah 
telah menceritakan kepada kami Al Auza'i telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari 
Humaid dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa salah seorang dari kalian bersumpah, dan dalam sumpahnya berkata demi Lata 
dan Uzza, hendaknya ia segera mengatakan: "Laa ilaaha illallah (tiada ilah yang berhak di 
sembah kecuali Allah), dan barangsiapa berkata kepada saudaranya, "kemarilah kita main 
judi" hendaknya ia segera bersedekah." 


7 ور‎ mena و‎ PIN ال‎ ah Ng a 91 
PIALA LAPISAN نتان عن أبن عَمَرَوَضِي‎ AA CEK Pap ter ANA 
LA 


4 v و‎ | RT م‎ MULA رم م ع‎ - 
IKAN MSN SUS سدم آلا‎ pe SAN mena HY 
SALA ALAS 


5643. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari 
Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa dia pernah mendapati Umar ketika di atas 
tunggangannya bersumpah dengan nenek moyangnya, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menyeru kepada orang-orang: "Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah 
dengan bapak-bapak kalian, barangsiapa bersumpah hendaknya ia bersumpah dengan nama 
Allah atau kalau tidak, lebih baik ia diam." 


Bab: Marah dan keras yang dibolehkan karena perintah Allah 


ENGGA عَنْعَايَِدَرَضِيَ ال‎ ma Se راي‎ aa ana 
SE ANIES یصو‎ ser الع : يَهِوَسَلَموَف‎ AN ISS 


apa 


ia MAGANG SN Sa) ala ga UAN NAHAN IEEE‏ يض ود وو هذه 
A‏ 

SAN 

5644. Telah menceritakan kepada kami Yasrah bin Shafwan telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim dari Az Zuhri dari Al Qasim dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam masuk menemuiku, sementara di dalam rumah terdapat kain pembatas 
(satir) yang bergambar, maka rona wajah beliau berubah, beliau langsung mengambil satir 
tersebut dan memotongnya." Aisyah melanjutkan: "Lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya 


orang-orang yang paling keras siksaannya pada hari Kiamat adalah orang yang menggambar 
gambar seperti ini." 


E اي م م‎ AAN NA er Ia 


ip Tana LAI ANA Pa aa AKS AA‏ جلف 


Z 7 


r 
A 
A E EATE, 
يو مور‎ AA باق مو‎ 


Z A 2A 
الو صل الہ “عليه وا‎ AE ASI Ja 


7 j he 2 - ده 2 ةو‎ GANG Y ر و ماد‎ ta, 2 F 2 Ar 
ا‎ E MEA 
وَذَاالْحَاجَدَ‎ 


Li 


5645. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Isma'il bin Abu Khalid telah menceritakan kepada kami Oais bin Abu Hazim dari Abu 
Mas'ud radliallahu 'anhu dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sambil berkata: "Sesungguhnya aku akan mengakhirkan shalat shubuh 
karena fulan yang memanjangkan (bacaannya)." Abu Mas'ud berkata: "Maka aku tidak 


pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sangat marah dalam menyampaikan 
nasihatnya melebihi marahnya beliau pada hari itu, Abu Mas'ud melanjutkan: "Lalu beliau 
bersbada: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada yang menjadikan 
orang-orang lari (dari keta'atan), barangsiapa di antara kalian shalat dengan orang banyak, 
hendaklah ia memperingan shalatnya, sebab di antara mereka ada orang yang lemah, orang 
yang sudah lanjut usia dan orang yang mempunyai keperluan." 


BI LAN ALA ضِي‎ SAE BENER RA حَدَْتَامُوسَى‎ 
ANG GL SNI JUAL Sas SEA IS kd ka aké 


1 


Agat SA agt AS 


5646. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata: "Ketika Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam shalat, beliau melihat ludah di arah Qiblat Masjid, kemudian beliau 
mengeruknya dan menutupinya, lalu beliau bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian 
sedang shalat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya, karena itu janganlah ia 
meludah ke hadapannya ketika mengerjakan shalat." 


NT 7 - 2 و‎ 0 ae EA 22A 2 d 
cakal A2 HE IE abaan AH SN aa حَدَّكما إتَمَاعِيل بن‎ AA SS 
LA AAA - Ey Tag ا‎ a 4 A 2 Lo > 
ALA Isak le ka gala AN صل‎ ANG 23 D A3 5S 
A 


USS JG KANANG ANG JG Aa AS saa باقن‎ BEKAL Sie jne فو‎ A 
KE لاص‎ san gagah قال ارىل اله قال الا بل قال‎ SIN أو‎ CESE na 


4 


205 2 يس لد‎ ANA leg -z MA 2 2ر م‎ 56 KA a RA 5. ر‎ 
Ualah; s FA Jia AH aa D مالك‎ NG PAI > SA Bu > ISA و م حَتَى‎ 
A 
G5 


5647. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Isma'il 
bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Yazid bekas 
budak Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa seseorang bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang barang temuan, beliau menjawab: 
"Umumkanlah selama setahun, lalu kenalilah wadah dan talinya, (sementara waktu) kamu 
boleh memanfa'atkannya, apabila pemiliknya datang, maka berikanlah barang tersebut 
kepadanya." Orang itu bertanya lagi; "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kambing yang 
hilang?". Beliau menjawab; "Ambillah, mungkin ia dapat menjadi milikmu atau milik 
saudaramu atau bahkan menjadi milik serigala." Dia bertanya lagi; "Wahai Rasulullah, 
bagaimana dengan temuan unta?" Zaid bin Khalid berkata; "Maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam marah hingga wajahnya memerah atau rona wajahnya menjadi merah, 
kemudian beliau bersabda: "Apa urusanmu dengan unta yang hilang?, biarkanlah ia, karena 
ia telah membawa sepatu dan wadah airnya sendiri hingga bertemu pemiliknya." 


Bas as s 4 MASA Sima ea é A Pa ١ عذال بُ ع‎ MEN KIE 
2 272 7 و كو 23 217 274 272 ساي 272 2 سمس‎ 7 KAL NG KAN 
NI denah EA NK yai موك‎ iin Aa iE ول‎ 


lg 
eRe LA 


ANGEN ab dani ول اا‎ Z 5 Ka ابت رضي اللَهُحَنْهُقَالَ احْتجَرَ‎ 
TN PPn LA جاو کا‎ ga) an ISA لالص‎ PSA 


14 LL 


فعض واو Aah Pee SADHA AE boa Has‏ حصيو 
o EN AN ga AEE oii‏ 5 
tea‏ مكار لصّلاةفي Njai jae Ag Se‏ 


5648. Dan berkata Al Makki: telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id. 
diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ziyad telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Abdullah 
bin Sa'id dia berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abu An Nadir bekas budak 
Umar bin 'Ubaidullah, dari Busr bin Sa'id dari Zaid bin Tsabit radliallahu "anhu dia berkata: 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membuat ruangan yang dibatasi dengan 
sehelai kain atau tikar di masjid, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dan 
melakukan shalat. kemudian orang-orang pun ikut melakukan shalat bersama beliau. Di 
malam berikutnya merekapun datang, namun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
kunjung keluar, sambil mengeraskan suara, mereka melempar pintu beliau dengan kerikil. 
Tidak lama kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar menemui mereka dalam 
keadaan marah seraya bersabda: "Masih saja kalian mengerjakannya (dengan berjama'ah), 
hingga aku mengira shalat tersebut akan diwajibkan atas kalian, hendaknya kalian 
melakukan shalat di rumah kalian, sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah 
dirumahnya kecuali shalat wajib." 


Bab: Mewaspadai marah 


BAN GE LN gana ابن شاب‎ PE LENSA PAN SS 
KENA NA ME MUA AN SIG klausa TA AN AN PA 
AN عند‎ 


5649. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah orang yang kuat adalah orang 
yang pandai bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan nafsunya 
ketika ia marah." 


4 


KANG > KD SANI GAN AN NGA 32 AA 5‏ لا 5 Dep‏ صْرَدِقَالَ 


Be AA A iset كيهو سم‎ o 
kN يج دو‎ baa ANU ANG IN a AKA oN 5 
LING kasa EN صل‎ NG gaga a RENA 


5650. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Al A'masy dari Adi bin Tsabit telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 
Shurd dia berkata: "Ada dua orang yang saling mencerca di samping Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, sementara kami duduk-duduk di samping beliau, salah seorang darinya mencerca 
temannya sambil marah, hingga wajahnya memerah, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Sesungguhnya saya mengetahui suatu kalimat yang apabila ia membacanya, 
niscaya kemarahannya akan hilang, sekiranya ia mengatakan, "A'uudzubillahi minasy 
syaithaanir rajiim." Lalu orang-orang berkata kepada laki-laki itu; "Apakah kamu tidak 
mendengar apa yang di katakan oleh Nabi shallallahu "alaihi wasallam? Justru laki-laki itu 
menimpali: "Sesungguhnya aku tidaklah gila." 


PE Em هُوَابْنُ عا‎ SONGS 


14 


Z - 
رو‎ Z 


NG Gah La IE, ge Il ALL صل‎ ga I قال‎ A ing 


5651. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Abu 
Bakr yaitu Ibnu Ayyasy dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berilah aku 
wasiat?" beliau bersabda: "Janganlah kamu marah." Laki-laki itu mengulangi kata-katanya, 
beliau tetap bersabda: "Janganlah kamu marah." 


Bab: Malu 


86 2 


SANTET LA gae Ég ار اعدو‎ PAN NE RAI 2 
AA SAI Ira ر كت‎ ARIS Age AN Ia pala PA NYA 


An ور‎ 


SiS gala a A AS E 3383 
عَنّصحيفتك‎ 

5652. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Qatadah dari Abu As Sawwar Al 'Adawi dia berkata: saya mendengar 'Imran bin Hushain 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sifat malu itu tidak datang kecuali 


dengan kebaikan." Maka Busyair bin Ka'b berkata; "Telah tertulis dalam hikmah, 
sesungguhnya dari sifat malu itu terdapat ketenangan, sesungguhnya dari sifat malu itu 
terdapat ketentraman." Maka Imran berkata kepadanya: "Aku menceritakan kepadamu dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sementara kamu menceritakan kepadaku dari 
catatanmu." 


BUS dls? Sean Nesia ون اع لر‎ ey, Ne Arek 


SENI Pera PS عل الیو وع لمڪ رج‎ AIA رضي‎ E 
7 Sean a sa Ae ال‎ AN Kua AI nye حَتَّى كا‎ EL 


الإِيمَانٍ 


5653. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Salim dari 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma; "Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah melewati 
seorang laki-laki yang tengah mencela saudaranya karena malu, kata laki-laki itu, 
"Sesungguhnya kamu selalu malu hingga hal itu akan membahayakan bagimu." Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Biarkanlah ia, karena sesungguhnya sifat 
malu itu termasuk dari iman." 


A Aa 


AP‏ سس الو له AAS SI el?‏ 2 ور 
Te se is‏ وتا KERA‏ بو ai Ng BN KEK NS‏ 


Kn ga jane PAWAKAN‏ اءفي خِدَّرهًا 


5654. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'ad telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari Oatadah dari Bekas budak Anas, Abu Abdullah berkata; namanya adalah 
Abdullah bin Abu 'Utbah dia berkata; saya mendengar Abu Sa'id berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lebih pemalu daripada seorang gadis pingitan yang dipingit di kamarnya." 


Bab: Jika kamu tidak malu, perbuatlah sekehendakmu 


MAH Kena AA GA ا‎ 27 ACACA 


dia a SEPIRA LE giaa AN ALZA 


5655. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Manshur dari Rib'i bin Hirasy telah menceritakan 
kepada kami Abu Mas'ud dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya yang diperoleh manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah jika 
kamu tidak mempunyai rasa malu, maka berbuatlah sesukamu." 


"eri 


Bab: Tidak malu dari kebenaran karena ingin mendalami agama 


A 
PA LA 

alasi? LR 6‏ 
ا ىسلمەعن سَلمه 


zs 


A 


PA 4 Z A Z 
NAN Ni kh Wa و1‎ 22a’ 2 A » 2 - S2 NG “2, MK 
Lg AM aaa حَدَثْمَا إسماعيل قال حدثنِي‎ 
A 


PEREDARAN رسو ل‎ SA LAN رضي‎ 
e cA s3 Ku» a3 5 0 DA TAP R Be ai 
ANE BIS IBL Jah ad a 


P 


5656. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu 
Salamah radliallahu 'anha dia berkata; "Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari 
kebenaran, apakah seorang wanita wajib mandi jika ia ihtilam (mimpi basah)? Beliau 
bersabda: "Ya, jika ia melihat air." 


ارا را ور ر Pa Zoas A A ig A‏ 
SAT Sa‏ شعْبَة حَدَتْمَامُحَارِبٌ بن وتار قال سيعت AE‏ يقو لقال LAN‏ صل KIE‏ 
Z -‏ 7 


LL. 


A eaa‏ شح ةحص الا قط و ر ھاو لا سات قال الو كه شح كرا 
ya 3‏ كمثل شجِرَةٍ خض راءلا BEA‏ و 295 PA‏ 


AT و‎ 


ص ب 0 ISL‏ عرب TA‏ 4 و جو ور 
هى شَجَرَة E NS‏ أنّأقولَهِي Ka an BE SEL SAE LI SIA‏ 
A‏ 


اا ر و 2 و و ار ضاير ALZ A AB‏ 
2ت ومو 2A‏ 21م لي نع حه KG BNI TANG PANG I . 21١2 2 Ane?‏ 3 
A‏ وم 2 75 A‏ 4 21 24 
pa HSA‏ كَذَاوَ كذا 

We gh 


5657. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Muharib bin Ditsar dia berkata; saya mendengar Ibnu Umar 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan seorang muslim 
bagaikan pohon hijau, daunnya tidak pernah berjatuhan dan berguguran." orang-orang pun 
menjawab, "Ia adalah pohon ini, ia adalah pohon ini." Dan aku hendak menjawab, "Itu 
adalah pohon kurma, karena waktu itu aku masih sangat muda, maka akupun malu 
menjawabnya." Kemudian beliau bersabda: "Ia adalah pohon kurma." Dan dari Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Ibnu Umar 
seperti hadits di atas, dia menambahkan: "Lalu aku sampaikan kepada Umar (ayahnya), 
Umar pun berkata: "Sekiranya kamu mengatakan hal itu, niscaya lebih aku sukai dari pada ini 
dan ini." 


ع کیا ور 86 ع ييار في وى ۶ NE GANG NGA‏ كور AA?‏ ےا2 اور ا an‏ ر 
ga Sas ta SA‏ حو م سمغت ابتا آنه یع دار ضی الله عه يق Jd,‏ 
a ..‏ 
A‏ 


4 G 
حي‎ k Pi Sua a PA 
1 م ر‎ 
KAN TEMA a PMA AN 
aa doa Jon ena م سس‎ 


5658. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Marhum 
saya mendengar Tsabit bahwa dia mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata: "Seorang 
wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menawarkan dirinya, katanya: 


"Apakah engkau membutuhkanku?" maka anak perempuan (Anas bin Malik) berkata: 
"Alangkah sedikit malunya perempuan itu." Anas bin Malik berkata, "la lebih baik darimu, 
dia tawarkan dirinya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Sabda Nabi "Permudahlah, jangan kalian persulit" 
PNJ ta HER Po desa REA AMS za 
lê ab واولا قراو‎ LELE HAR A 
ا شَرَابُ مِنَالشَّعِير‎ And بوموسى يار سول الإا‎ 5 
AS Bae NG NASA NAN 


5659. Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami An Nadir telah 
mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari Ayahnya dari Kakeknya dia 
berkata: "Ketika beliau mengutusnya bersama Mu'adz bin Jabal, beliau bersabda kepada 
keduanya: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit, berilah kabar 
gembira dan jangan kamu membuatnya lari, dan bersatu padulah! Lantas Abu Musa berkata: 
"Wahai Rasulullah, di daerah kami sering dibuat minuman dari rendaman madu yang biasa di 
sebut dengan Al Bit'u dan minuman dari rendaman gandum yang biasa di seut Al Mizru. 
Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menjawab: "Setiap yang memabukkan adalah 
haram." 


IM 


D NE AA ISAT SAS‏ قال Eak‏ أن jala‏ 2 اللَهْعَنَه قال قال اَی صل اله 


ABI PAN AB sirang a 5 aé 


5660. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Abu At Tayyah dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kalian 
mempersulitnya, buatlah mereka tenang dan jangan membuat mereka lari." 


Ga ل‎ s at A si Ba TAN Bus و‎ ih a 
CA عن ع وَدَعَنَعَايِسَدَرَضِيَ‎ na ababaka بن‎ ANAKE WS 


خی ر شو AN‏ ا کی و ما galeng‏ یی قط EA a ALANG‏ ماکان Chal‏ 


P “ 


Lis 


GA 


An PAS) aba É adi) kaa A A ماك رسو‎ re 


5661. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia berkata: "Tidaklah Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam merasa bingung terhadap dua pilihan melainkan beliau akan memilih 
perkara yang lebih mudah (ringan) selama hal itu tidak mengandung dosa. Jika perkara itu 
mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhkan diri dari padanya. Dan 


tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam marah terhadap suatu perkara, melainkan 
bila beliau melihat larangan Allah dilanggar, maka beliau akan marah karena Allah." 


22 ira 


NGA RE TE etnis Masa WEI AS 
KESAN jas JG AIA s3 AS ARA AK SI NG 


TG Cs ga هي م‎ Ga Ia < P و‎ 
KIA pe سول اله‎ ES EMAS Lean ja KEN WÉ FE 


وي 2 


A A TI SEA خو‎ KI BAN OS Sp 
a nada haa AT NYA 


5662. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Al Azrag bin Qais dia berkata, "Kami pernah berada di tepi sungai di 
Ahwaz yang airnya sedikit mengering, tiba-tiba Abu Barzah Al Aslami datang dengan 
mengendarai kuda, lalu dia mengerjakan shalat dengan membiarkan kudanya, tiba-tiba 
kudanya kabur, dia pun membatalkan shalatnya untuk mengejar kudanya yang kabur hingga 
ia dapat menangkapnya lagi, kemudian dia kembali untuk menggadla' shalatnya. Ternyata di 
antara kami ada seorang laki-laki yang memiliki pikiran (lain), ia lalu menghadap dan berkata, 
"Lihatlah orang tua ini, ia meninggalkan (membatalkan) shalatnya karena seekor kuda." 
Setelah itu Abu Barzah menemuinya dan berkata: "Tidak ada seorang pun yang sangat 
mencelaku semenjak saya berpisah dengan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, " katanya 
selanjutnya: "Sesungguhnya tempat tinggalku sangatlah jauh, sekiranya aku shalat dan 
membiarkan kudaku, niscaya aku pulang ke keluarga sampai larut malam." Dan Al Azrag 
menyebutkan bahwa dia telah menemani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ikut 
berperang bersama beliau." 


LA 


JA شها ب‎ Ni Ne SANG, SAN E KA Ng و‎ Na A 


a ليه الئاس‎ NG ana apa KN PE SANA 
CEA lekak ya pa 55 مو هر يقو اع‎ KERATAN TEA ISSN ARI 


pak ينوا تبعتو ام‎ paka kian 
5663. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri, Al Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab 
telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa Abu Hurairah telah 
mengabarkan kepadanya, Seorang Arab badui kencing di Masjid, maka orang-orang pun 
segera menuju kepadanya dan menghardiknya, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepada mereka: "Biarkanlah dia, dan guyurlah air kencingnya dengan 
seember air, hanyasanya kalian diutus untuk memudahkan bukan untuk mempersulit." 


Bab: Mudah bergaul 


15 


SENI SEL پمال كرضي‎ SAE N NS ihsas Was 
را ا 2 دو‎ 2 5 A ls داس‎ NI 4ه ر ر کر كوه‎ BATA Un 
ماعل الَو‎ AA ا‎ ed YI sis SIA sa صل‎ 


5664. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Abu At Tayyah dia berkata, saya mendengar Anas bin Malik 
radliallahu "anhu berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa bergaul dengan kami, 
hingga beliau bersabda kepada saudaraku yang kecil: "Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan 
oleh Nughair (nama burung)?" 


SNI EA Ne aa وا ها‎ cak 
KAN فَكَانَرَسُو الَو صل‎ EA گال صو اجب‎ sala gal Na Kh 
مي‎ msh ق د مد‎ OA Kagak Asas 


5665. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu 
Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 
'anha dia berkata, "Aku pernah bermain bersama anak-anak perempuan di dekat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku juga mempunyai teman-teman yang biasa bermain 
denganku, apabila Rasulullah shallaallahu'alaihi wa sallam masuk, mereka bersembunyi dari 
beliau. Sehingga beliau memanggil mereka supaya bermain bersamaku." 


Bab: Interaksi sosial dengan bahasa sindiran 


ATAN 


<á z, 2 2 2 ر يم‎ P SA ر‎ 
Ba Nis Sa Sd Sesi 
pb سی این الت ةو‎ ASA َيه وسَلم ر جل قال ادنو‎ BISA Kasal asi 


4 


AISI SANG KE شرل الكت اقلت‎ MAKS JS 
KESAN GN AS 5 SAE NAS KN Ah ÉNS Aye 


5666. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Ibnu Al Munkadir dia menceritakan dari 'Urwah bin Zubair bahwa Aisyah telah 
mengabarkan kepadanya, bahwa seorang laki-laki meminta izin kepada Nabi Shallalahu 
'alaihi wa sallam, beliau lalu bersabda: "Izinkanlah dia masuk, amat buruklah Ibnu 'Asyirah 
(maksudnya kabilah) atau amat buruklah Suadara 'Asyirah (maksudnya kabilah)." Ketika 
orang itu masuk, beliau berbicara kepadanya dengan suara yang lembut, lalu aku bertanya: 
"Wahai Rasulullah, anda berkata seperti ini dan ini, namun setelah itu anda berbicara 
dengannya dengan suara yang lembut, Maka beliau bersabda: "Wahai 'A'isyah, 
sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang 
yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kejahatannya." 


SA BE EL PUG EL MEN عبد الو هاب‎ AN SS 
ر ور و رر رو & 8 و ره رة ر‎ 
IE GARA pa KI آقَبية من ديا مرد دبا‎ a ja a p 


r GA 


ما و AA IN Sl‏ جاء قال قد Ra 22813 pala NOBEL‏ 356 خلقه 


ye 


4 
7 
ر 
3 
£ 


AE BEAN 333 4‏ تو ESA EL SAINS SAN‏ الْمِسْوَرِ 
مَتَعَلَ الت LA IRANO‏ 


5667. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu 'Ulayyah telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Abdullah bin Abu 
Mulaikah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah diberi hadiah beberapa potong 
baju yang terbuat dari sutera dan berkancing emas lalu beliau membagi-bagikannya kepada 
para shahabat dan menyisakan satu potong untuk Makhramah. Ketika Makhramah datang 
beliau bersabda: "Aku telah menyimpannya untukmu." Lalu Ayyub memperagakan 
bagaimana beliau memberikan kain tersebut kepada Makhramah, sedangkan dalam 
perangainya tersebut ada suatu (pelajaran)." Hadits ini juga di riwayatkan Hammad bin Zaid 
dari Ayyub. Dan Hatim bin Wardan berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 
Ibnu Abu Mulaikah dari Miswar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah di beri 
agbiyah (sejenis mantel)..." 


Bab: Seorang mukmin tak boleh masuk lubang dua kali 


ENENG sêg PE LAS Eg RE A KIAN KATA ETA 
ESA iiaia IE AS LEAN A 


5668. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari 'Uqail dari Az Zuhri dari Ibnu Al Musayyib dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Orang mukmin tidak akan terperosok 
dua kali pada satu lobang." 


Bab: Hak tamu 


AAA Anaa; 
إِدَجَسَدِكَعَلَيْكَحَقَاوَإنَ‎ JS STAN GEA sd JAN si 
BLBI ASIN at WE) SALE Op 3 IS) SEL ONE, 18) SES IE OA 


7 da 2 Led Z و‎ 5 5 
JAS AKAN SUS BA As SU 


a 


en 4 


اه WA 57 wA EKA Pa‏ 
nd tasya‏ ممن كل شهر ثلاث أيّام فإ 


4و 


ص ع 2 سر کر و ا AS a e aA LA?‏ 2 2 2 4 سر رام 
NG KE Gb YE ess‏ قَضُمْ م besi Ji Glite CRAG‏ 


4 


LL 


STAN NP DEA te 32 2 SEJUK babit 


5669. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur telah menceritakan kepada kami 
Rauh bin 'Ubadah telah menceritakan kepada kami Husain dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin 'Amru dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menemuiku, lalu beliau bersabda: "Aku memperoleh berita bahwa kamu bangun di 
malam hari dan berpuasa di siang hari, benarkah itu?" Aku menjawab: "Benar." Beliau 
bersabda: "Jangan kamu lakukannya; namun tidur dan bangunlah, berpuasa dan berbukalah. 
Karena tubuhmu memiliki hak atas dirimu, kedua matamu memiliki hak atas dirimu, tamumu 
memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu. Sungguh, semoga panjang umur 
dan cukup bagimu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, dan suatu kebaikan akan dibalas 
dengan sepuluh kali lipatnya, itulah puasa Dahr." Abdullah bin 'Amru berkata: "Aku bersikap 
keras dan beliau pun bersikap keras kepadaku, lalu kataku; "Sungguh aku masih kuat 
melakukan lebih dari itu?". Beliau bersabda: "Berpuasalah tiga hari setiap Jum'at." Abdullah 
bin 'Amru berkata: "Aku bersikap keras dan beliau pun bersikap keras kepadaku, lalu kataku: 
"Sungguh aku masih kuat melakukan lebih dari itu?" Beliau bersabda: "Kalau begitu, 
berpuasalah seperti puasanya Nabiyullah Daud." Aku bertanya: "Bagaimana puasa 
Nabiyullah Daud?" Beliau bersabda: "Yaitu puasa setengah zaman (sehari puasa sehari 
berbuka)." 


Bab: Memuliakan tamu dan melayani 


Tr Lah أي شرف‎ KAN dan AAA Si MAS 
Pi Kana KI Ae KAN BN سَلَّمَكَالَمَنَ‎ GEA Je ANG 23 


TA 


Kia 25 Na ieg en Joe A3 BABA 3 قَمَابَعَدَ‎ EE aN an 


CA AJA SAYA AI Aa BO A ANG SBU SETELAH 


5670. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi dari Abu Suraih Al Ka'bi bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, 
hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam, dan bertamu itu tiga 
hari, lebih dari itu adalah sedekah baginya, tidak halal bagi tamu tinggal (bermalam) hingga 
(ahli bait) mengeluarkannya." Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata: telah 
menceritakan kepadaku Malik seperti hadits di atas, dia menambahkan, "Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya berkata baik atau diam." 


w 


BNN عَنْ أبي ينعا ي صَالِ‎ SBS gaga Aa Te aa SAE ANA 
ia BO API ANN sa BN ASLI ANE 
SAI NG TAS اليم ال خر‎ sa PO ya saeh KS ALA با لَه‎ 


5671. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Hashin dari Abu Shalih 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa 
beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." 


SA ZA 


PILEM SAS PK NA‏ يدَبْنٍ أي حَبِيبٍ عن أي PEKAN‏ رضي للەعنه 


EA صل‎ NI رسو‎ IIS SAS, بوم فلا يَف‎ JEN NANG ga كَالَقَنْمَايَارَ‎ 


$s PESARA AN BARAN FK paten: sa 
A sa sa) 


5672. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Ugbah bin 'Amir radliallahu "anhu bahwa dia 
berkata: "Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anda mengutus kami, lalu kami 
singgah di suatu kaum, namun mereka tidak melayani kami, bagaimana menurut anda?" 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Jika kalian singgah di 
suatu kaum, lalu mereka melayani kalian sebagaimana layaknya seorang tamu, maka 
terimalah layanan mereka. Jika mereka tidak melayani kalian, maka kalian boleh mengambil 
dari mereka hak tamu yang pantas mereka berikan." 


U AA > 


PERISA NE PA EN SENA عكر الله‎ aa 


IM K P 


TS aa AT تلا‎ A BELA رضي‎ 


22 5 A) 
5673. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan 
barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia menyambung tali 
silaturrahmi, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata 
baik atau diam." 


Bab: Memasak dan berusaha membuat jamuan 


ay be, 0 272 A 2 ZA بن‎ AR 3 07 
جحيّفه عنّأبيه‎ IA IE PE aka عَوْنِحَدَكْنَا بو‎ Pe محمد يڊ شار‎ HS 
2 م‎ 


Ais FAME KA ار‎ AAS kala Katakan al Je LAN TE 


£ 2 8 Par 


A Pioa 4 4 a A A er سات سر‎ AU UNP 
KALA arab لر‎ ALASAN GARA ارا يس‎ PI ga E Na NGGAK 


A 


A‏ ر ل سوم 


LING AAN bh JANG ES Ss 


A A Pa TA KA A AA << P 2A 2 AA E 9 Ka 

A LA HARA VOL JS J 5 اخ‎ TK UG PAE S sé 
و سوير‎ w SA SEE At 2 dya > 24 > ا و‎ 51 > 

AAEE ل کل ذي ڪي‎ LE ASI UL Un 

NG EN ANE ARSA ea a LA صل‎ LAN JAS Kad 

وَهْبالْخَير 


5674. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ja'far bin Aun telah menceritakan kepada kami Abu Al 'Umais dari 'Aun bin Abu 
Juhaifah dari Ayahnya dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakan 
antara Salman dengan Abu Darda, lalu Salman mengunjungi Abu Darda' dan melihat Ummu 
Darda' berpenampilan kusam, Salman pun bertanya: "Kenapa denganmu?" Ummu Darda' 
menjawab, "Sesungguhnya saudaramu yaitu Abu Darda' tidak membutuhkan terhadap dunia 
sedikitpun, " Ketika Abu Darda tiba, dia membuatkan makanan untuk Salman lalu berkata: 
"Makanlah karena aku sedang berpuasa." Salman menjawab: "Saya tidak ingin makan hingga 
kamu ikut makan." Akhirnya Abu Darda' pun makan. Ketika tiba waktu malam, Abu Darda' 
beranjak untuk melaksanakan shalat namun Salman berkata kepadanya: "Tidurlah." Abu 
Darda pun tidur, tidak berapa lama kemudian dia beranjak untuk mengerjakan shalat, 
namun Salman tetap berkata, "Tidurlah." akhirnya dia tidur." Ketika di akhir malam, Salman 
berkata kepadanya: "Sekarang bangunlah, " Abu Juhaifah berkata: "Keduanya pun bangun 
dan melaksanakan shalat, setelah itu Salman berkata: "Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak 
atas dirimu, dan badanmu memiliki hak atas dirimu, isterimu memiliki hak atas dirimu, maka 
berikanlah haknya setiap yang memiliki hak." Selang beberapa saat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam datang, lalu hal itu diberitahukan kepada beliau, Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Salman benar." Abu Juhaifah Wahb As Suwa'i biasa di sebut dengan Wahb Al 
Khair. 


Bab: Dimakruhkan marah dan berkeluh ketika kedatangan tamu 
PANEN gê AN anana BPN Sisa نالو‎ HE 
Mana AAS Aa aga SNN رضي‎ a 
JW Kela NE LSG AN من قر اهي‎ 236 la sa : EA Jaga 
ASA jab يي ءَرَ‎ SSU JBL AJE Fa 553 A 
Aa LAA Ae تنكس‎ GAN ps3, kaa 
LAN JÊNG gê NGGEN AE GAS 


EES 22 Ar مودو سا و رور ?22 17 و رو 7 عه‎ 
BESI NGANG Is ee Set 3 33 Hoja YAA 


AN jones 5 BAE 353 PEZET IYAN 3 Pa 


Pa -2 z 4 2 

Al en JS PASAL کم هات‎ 3623 MEI وَيَكَكُمْمَاأ‎ US 

DA 7 On $o 

LS Gokart AN 

5675. Telah menceritakan kepada kami Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Jurairi dari Abu Utsman dari 
Abdurrahman bin Abu Bakr radliallahu 'anhuma bahwa Abu Bakar kedatangan tamu 
beberapa orang, lalu dia berkata kepada Abdurrahman; "Layani tamu-tamumu dengan baik, 
karena aku hendak menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, pergilah untuk menjamu 
mereka sebelum aku kembali." Lantas Abdurrahman beranjak dan menjamu apa yang dia 
miliki kepada mereka, lalu dia berkata: "Silahkan makan." Namun mereka berkata, 
"Kemanakah tuan rumah?" Abdurrahman berkata; "Makanlah." Mereka tetap berkata, 
"Kami tidak akan menyantap makanan sampai tuan rumah datang." Abdurrahman berkata: 
"Terimalah jamuan kalian ini, karena bila ia datang, sedangkan kalian belum memakannya, 
dia akan membuangnya." Namun mereka tetap menolaknya, maka akupun tahu kalau Abu 
Bakr akan memarahiku, ketika dia datang, aku langsung menghidar darinya, Abu Bakr 
berkata: "Apakah kalian telah memakannya?" maka mereka mengabarinya (bahwa mereka 
belum menjamahnya), maka Abu Bakr menyeru: "Wahai Abdurrahman?" aku pun terdiam, 
kemudian dia berkata lagi: "Wahai Abdurrahman?" aku tetap diam, lalu dia berkata: "Wahai 
Ghuntsar (sebutan untuk Abdurrahman), aku bersumpah kepadamu, jika kamu mendengar 
suaraku." Ketika aku datang dan keluar, aku langsung berkata: "Tanyalah kepada para 
tamumu." Mereka pun menjawab: "Dia benar, dia telah menyodorkannya kepada kami." 
Abu Bakr berkata: "Apakah kalian menungguku?, demi Allah aku tidak akan makan malam 
ini." Dan yang lain pun menimpali, "Demi Allah, kami tidak akan memakannya hingga kamu 
memakannya lebih dulu." Abu Bakr berkata; "Aku sama sekali tidak pernah melihat 
keburukan seperti yang terjadi malam ini." Celakalah kalian kenapa kalian tidak mau 
menerima hidangan kami? Berikanlah makananmu kepadaku, " lalu disodorkanlah makanan 
tersebut kepadanya kemudian dia meletakkan di tangannya dan berkata, "Dengan nama 


Allah, (sumpah) yang pertama adalah untuk syetan." Lalu Abu Bakr memakannya dan 
mereka pun ikut makan." 


Bab: Ucapan tamu kepada kawan "Saya tak akan makan hingga engkau makan" 


g BA NE WB 52 Sa Data agoi KASI SE محمد‎ Pa 


Z 


esai Nag ie ah AS هاو‎ Inn بكر‎ PALA رضي‎ SG 
22 DA A ta LAPA رم ےر‎ 
E fieu denai an SG 


JA 


sE حَاقَقَالَيَا‎ BI Ka Gatal Ne Ae HE Sagah NG AG IN né أو‎ 
SH pa يَطْعَمَهأْوٌ‎ NISN KAA حَنَّى يَطْعَمَدُفَحَلَتَا‎ AE: NAPA EHH f 


س 


Ma sab NASA NG 5 JE بالطمَام ا‎ El AN بک كَأَنَهَذِوِمِنَ‎ PJ يطعم‎ 


NS NENG) sg SERI BS LAILA ia 
A Aa ر رہ‎ 


Wa JENANG Keda کال ال ص اله‎ KAKANGE 


5676. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Sulaiman dari Abu Utsman. Abdurrahman bin Abu Bakr 
radliallahu 'anhu berkata; "Abu Bakr kedatangan tamu atau kedatangan para tamu, 
sementara dia bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hingga larut malam, ketika dia 
kembali pulang, ibuku berkata kepadanya; "Apa yang menghalangimu tidak menemui 
tamumu atau para tamumu semalam?" dia berkata; "Apakah kamu telah menjamu mereka?" 
ibuku menjawab; "Aku telah berusaha menjamunya atau menjamu mereka, namun mereka 
tetap menolaknya atau dia menolaknya." Abu Bakr pun marah, mencela dan mencaci serta 
bersumpah untuk tidak memberinya makan." Lalu aku pergi dan bersembunyi, dia berkata; 
"Wahai Ghuntsar!" maka isterinya pun bersumpah untuk tidak memakannya begitu juga 
dengan tamu atau para tamu yang bersumpah untuk tidak memakannya." Maka Abu Bakr 
berkata, "Seakan-akan hal ini dari syetan." Abu Bakr pun meminta diambilkan makanan, lalu 
dia memakannya dan mereka juga ikut menyantapnya, anehnya tidaklah mereka mengambil 
sesuap (makanan) melainkan dari bawah makanan tersebut bertambah semakin banyak, 
maka Abu Bakr berkata: "Wahai saudari Bani Firas, ada apa dengan ini?" isterinya menjawab: 
"Sungguh menjadi kesejukan pada hatiku, bahwa makanan tersebut sekarang lebih banyak 
sebelum kita memakannya." Maka para tamu pun ikut menyantapnya dan sebagiannya di 
kirimkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Abdurrahman menyebutkan bahwa 
beliau juga ikut memakannya." 


Bab: Menghormati yang lebih dewasa "Mendahulukan yang lebih dewasa untuk 
bicara" 

Ma بن سوير عند‎ SEN KA BU ب حَدَتا‎ KAA SAS 

WATANG 3 ea KA MAS SARI Ser‏ بره 

Sa Pena Ta a. عَبَد اله‎ Jah JAN NG A As ANAN 


و 


v% E AS PATH sa PA ega وإ‎ PMN 
ُي ليل ڪلام‎ KN ANE صل‎ ANIS AAA و‎ 


A Pa Z 


sêbab jik a ae EN ge AI a KAN 


صا جڪ بايان Minim‏ انار شلا 0 SN aa aa‏ 
6 5 


Jas Naik EN LEAN AP NSA ANG مسون ممم الو ايار‎ 


LA LAN JI pakah BANG ga IE aE 3G‏ عَنْ 


An 22? م‎ FAN “3198 97 sara AZAT A a 7 22 2AA? I PRAS 
EENI 


5677. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad yaitu Ibnu Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Busyair bin Yasar bekas budak Anshar, dari 
Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abu Hatsmah bahwa keduanya menceritakan kepadanya 
bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayishah bin Mas'ud pergi ke Khaibar, kemudian keduanya 
berpisah di suatu kebun kurma, tiba-tiba Abdullah bin Sahal terbunuh, lantas Abdurrahman 
bin Sahl Huwayishah dan Muhayishah bin Mas'ud pergi menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk melapor mengenai perkara saudaranya, Abdurrahman angkat bicara 
padahal dia adalah orang yang paling muda di antara mereka, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Yang lebih tua, yang lebih tua." Yahya berkata; "Maksudnya 
hendaknya yang paling tua yang lebih dulu angkat bicara." Lalu mereka melaporkan 
mengenai perkara saudaranya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Hendaknya lima puluh orang dari kalian bersumpah atas satu orang dari mereka (Yahudi), 
maka kalian berhak menuntut darah sahabatmu." Mereka berkata; "Perkara ini sama sekali 
belum pernah kami alami, bagaimana kami akan bersumpah?" beliau bersabda: "Jika 
demikian, orang-orang Yahudi telah terbebas dari tuduhanmu, dengan lima puluh orang dari 
mereka yang bersumpah." Mereka berkata; "Wahai Rasulullah, mereka adalah orang-orang 
kafir." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membayar diyat dari diri beliau 
sendiri kepada mereka." Sahal berkata; "Maka saya dapati seekor unta dari unta-unta 
tersebut, lalu saya masukkan ke kandang unta mereka, tiba-tiba saya di tendang oleh kaki 
unta itu." Laits berkata; Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Busyair dari Sahal. Yahya 
berkata; Aku mengira dia berkata bersama dengan Rafi' bin Khadij. Ibnu 'Uyainah berkata; 
Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Busyair dari Sahal saja. 


اا SAN AE SS‏ اق عن ابن عم رضي EE EÉN‏ 


LA 


SAN AG Ha PE o sang Akasa A 


GANG 3 SAE ANA a 
IKA NENG وَكَعَفيمَفْسِي‎ De : KENA 
SSS وَلَاأَبَابَكر‎ ATSIN, La JS IS pe ENI LIS PU Ai 


5678. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Beritahukanlah kepadaku suatu 
pohon yang perumpamaannya mirip seorang muslim, berbuah setiap saat dengan izin 
pemiliknya dan daunnya pun tidak pernah berguguran." Hatiku mengatakan bahwa pohon 
itu adalah pohon kurma, namun aku tidak berani mengatakannya apalagi disana terdapat 
Abu Bakr dan Umar, ketika keduanya tidak angkat bicara, maka Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Pohon itu adalah pohon kurma." Ketika aku keluar bersama ayahku, 


aku berkata: "Wahai ayahku, tadi dalam hatiku mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon 
kurma." Ayahku berkata, "Kenapa kamu tidak menjawabnya! Sekiranya kamu menjawabnya, 
maka hal itu lebih aku sukai daripada ini dan ini." Abdullah berkata: "Sebenarnya tidak ada 
yang mencegahku untuk menjawabnya melainkan aku melihatmu dan Abu Bakr tidak juga 
angkat bicara, maka aku tidak suka (mendahulinya)." 


Bab: Syair, bait, dan pantun yang dibolehkan dan yang dimakruhkan 


- 
- 
به م‎ AA 0 A 


CTIA MAK e Bad 
ولا‎ MENATA pe KIE ay ANE NGE 7 ng TA LA 


Na uban 2 NYA 


5679. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Bakr bin Abdurrahman 
bahwa Marwan bin Hakam telah mengabarkan kepadanya bahwa Abdurrahman bin Al 
Aswad bin Abdu Yaghuts telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ubay bin Ka'b telah 
mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya dalam sya'ir itu terkandung hikmah." 


29 


SHA Ye LAM 5 ARANG GAN GAN ونع‎ AAN 


Ga kasi AYE i) Ye P 2 AS: قَدَمِيَتٌ‎ FR حجر‎ KASI, Aa Sea 4 


r 


لقيت 


A A 


5680. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al Aswad bin Qais saya mendengar Jundub berkata; "Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berjalan, tiba-tiba beliau tersandung batu kemudian beliau terjatuh hingga 
menyebabkan jari (kakinya) berdarah, lalu beliau bersabda: "Bukankah engkau hanya 
sebatang jari yang berdarah? Dan ini terjadi ketika engkau ikut berjihad fi sabilillah." 


E NA is ga A ثا‎ KPA NA 


PEN GTA AL LANG ha aE AN AAN TT 
A 


aah tel ANU 3 KE مَاحَلا اللَهَبَاطِلُوَ‎ 


5681. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Mahdi telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdul Malik telah 
menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalimat sya'ir paling benar yang pernah 
diucapkan oleh seorang penya'ir adalah kalimat Labid: Alaa, kullu syaiin maa khalallaha 
bathil (Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa). Dan hampir saja Umayyah bin 
Abu Shalt masuk Islam." 


Iig BN AAA PA SIS سوي‎ AL SS 
SAS AAA ENDE sat Ke a a 
PN ena 
AN AN NE BIASA nai GE JELANG AS 


Sa AA AIA IE ae ES َاصِيح با‎ e 
اللو‎ see e Ws SU AE JELAS 


4 

HN AAS Serah aa کا ئی‎ Pelat Nan 

Wala saka Mata لاله صل ال‎ gi e قدو‎ DARIA ا‎ ESAI PAA LA 

A REAL AKI Pa KN ana PA AN ig 2 2 ل‎ a DA aa 

STA S FAT GEN AS‏ قال عل NG) STA SA‏ رَسُول 
4 


P C 1 


AN GAWEA NA IE IU ea PAT Sena 


ES a AE AN SLS‏ بهو AA EN‏ سَيفهِ 
قآَصَابَ Jaa PNP EA PENA ASI AAS‏ 


و 


4 4 AA مون رد > تبره‎ IB y WE sa AY E A رعو‎ 
تالفلا و فلا ولان‎ LIA JNE خبط‎ ASN AE AI ي و‎ Use eU 


A‏ ےم 


En AAN ASI AHB "Ar AAN KERANA AH 
TA ASIN aan 


5682. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Hatim bin Isma'il dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' dia berkata: "Aku 
pernah keluar bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menuju Khaibar, maka kami 
mengadakan perjalanan di malam hari, seorang anggota pasukan dari suatu Kaum berkata 
kepada 'Amir bin Al Akwa': "Tidakkah kamu mau memperdengarkan kepada kami sajak- 
sajakmu? Salamah berkata: 'Amir memang seorang penyair, kemudian dia turun sambil 
menghalau unta dan berkata: "Ya Allah, kalau bukan karena (Hidayah-Mu) maka tidaklah 
kami akan mendapat petunjuk, kami tidak akan bersedekah, dan tidak akan mendirikan 
shalat. Oleh karena itu, ampunilah kami, sebagai tebusan Engkau atas kesalahan kami. Dan 
teguhkanlah pendirian kami jika bertemu dengan musuh. Tanamkanlah ketenangan di hati 
kami, apabila di teriaki kami kan datang. Dan dengan teriakan, mereka kan menangis kepada 
kami." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Siapakah orang yang 
menghalau unta sambil bersyair itu?" mereka menjawab: "Amir bin Al Akwa'." Beliau 
bersabda: "Semoga Allah merahmatinya." Lalu seorang anggota pasukan bertanya, 
"Betulkah begitu ya Rasulullah?, alangkah baiknya sekiranya anda menyuruhnya supaya 
menghibur kami terus." Salamah berkata, "Kiranya saat itu kami telah sampai di Khaibar, 


kemudian kami mengepung penduduknya, sehingga perut kami terasa sangat lapar, 
kemudian Allah menaklukkan negeri itu atas mereka (kaum Muslimin)." Setelah hari mulai 
petang di hari penaklukan Khaibar, mereka mulai menyalakan api, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Nyala api apakah itu? Dan untuk apakah mereka 
menyalakan api?" mereka menjawab: "Untuk memasak daging." Beliau bertanya: "Daging 
apa?" mereka menjawab, "Daging keledai jinak." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tumpahkanlah dan pecahkanlah." Lantas ada seorang laki-laki berkata: 
"Wahai Rasulullah, atau tumpahkan kemudian di cuci." Beliau menjawab: "atau seperti itu." 
Tatkala dua pasukan saling berhadapan, ternyata 'Amir hanya mempunyai pedang pendek. 
Dengan pedang itu maka ia menikamnya di betis orang Yahudi, tetapi malang baginya, ujung 
pedang itu terus meluncur hingga berbalik mengenai lutut 'Amir, dan 'Amir pun gugur 
karenanya." Setelah mereka kembali pulang, Salamah mengatakan, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam melihatku murung, lalu beliau bersabda kepadaku: "Kenapa denganmu?" 
Aku menjawab, "Ayah dan ibuku menjadi tebusan anda, orang-orang menganggap pahala 
'Amir telah terhapus." Beliau bertanya: "Siapa yang mengatakannya?" jawabku: "Fulan, 
fulan, fulan dan Usaid bin Hudlair Al Anshari." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Dusta orang yang mengatakannya, sesungguhnya dia memperoleh pahala ganda 
-sambil beliau menggabungkan kedua jemarinya- dialah pejuang sesungguhnya, dan sedikit 
sekali orang Arab yang pergi berperang seperti dia." 


<7 م‎ a 2 2 KA LAN ka Z A 46 KÍ, 4 gh 2001 45 -A 29 


A 


2 AN 4 Pa - Ag X asez | 5 < 4 2 5 z 

س و ZAH‏ وو سل GN‏ |272 2 ر ر S7 > S3 Adaa‏ 7| “رم 2 أو 2 ١‏ ف 

AAA (AAS GE فقال‎ la era gag Ud yaah kê ba jaga صا‎ Sa | 
r 


4 وود‎ 2 BIS Jins pa و ر“ ار و‎ 0 SEA Ta. It MI pra 
PANG Sarla 


5683. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il 
telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas bin Malik radliallahu 
'anhu dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menemui sebagian isterinya, sementara 
Ummu Sulaim bersama mereka, maka beliau bersabda: 'Hati-hati wahai Anjasyah, pelan- 
pelanlah jika mengawal sesuatu yang diibaratkan dengan barang yang mudah pecah 
(maksudnya para wanita). Abu Oilabah berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbicara 
dengan kalimat yang seandainya sebagian dari kalian mengucapkannya, niscaya kalian akan 
mempermainkan orang yang mengucapkannya.' (karena jarang yang melakukannya). Yaitu 
sabda beliau: "Kamu mengawal sesuatu yang diibaratkan dengan barang yang mudah pecah 
(maksudnya adalah para wanita)." 


Bab: Mencaci orang-orang musyrik 


ےک ورگ رتب ےو و A‏ وه وو 0 < DAR l2‏ ع م 1 2 Pa ta‏ 
SAS‏ محمد USS‏ عبد ةا خر تاه شام بعرو 155 بيد عن عاش ة رضي GEA BEAN‏ 


MEA صل‎ NG يقال رسو‎ Fi هجا‎ paka PALA نب ابت رسو ل ال صل‎ ES 


ر 2 


8. Ga £. Z Z 
a 2 <: أ‎ No PN Tu -é A ATE ANGGA NK Pa S TN 


AE 


Da AE 316 pa NE NGANG Kas Aan MEN عابي قال‎ 
ala ga 

5684. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Abdah 
telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 
'anha dia berkata, "Hasan bin Tsabit pernah meminta izin kepada Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk mengejek kaum Musyrikin (Quraisy), lalu beliau bersabda: "Tapi 
bagaimana dengan nasab (keturunan) ku?" Hasan berkata: "Aku pasti akan mengeluarkan 
(menyelamatkan) tuan dari mereka sebagaimana rambut dikeluarkan dari adonan tepung." 
Dan dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dia berkata: "Aku pernah pergi untuk mencela 


Hasan di hadapan Aisyah, maka dia berkata: "Jangan kamu mencelanya, karena dia pernah 
menyelamatkan (melindungi) Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


2 20 


TSS AAN‏ خرن َد الوب و ENAM ES AN Nb‏ ايسان 


j E AA A A 
E ل امه يو كتَابَهإِدَا امعو فمن‎ SAN SA 


A 
25139 


KATA APE جَنْبَمْعَنَفِرَ‎ Eng D GGE Aay ا هکی بَعَدَالْعَمَى قفو‎ 


p Da 


AA AA ناله ري وال‎ Stiai AN, 


7 
Bea (a 2 
ر ر‎ ag 


5685. Telah menceritakan kepada kami Asbagh dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 
Abdullah bin Wahb dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab bahwa 
Al Haitsam bin Abu Sinan telah mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Abu 
Hurairah dalam kisahnya menyebutkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
bahwa saudara kalian (maksudnya Ibnu Rawahah) pernah mengucapkan perkataan jelek, 
bahkan dia mengatakan, "Di antara kita ada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang 
membaca kitabnya, saat fajar merekah terang. Beliau memperlihatkan petunjuk kepada kita. 
Yang karenanya hati kita menjadi yakin, setelah nyata apa yang diucapkannya musti terjadi. 
Beliau bermalam dengan menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya, saat tempat tidur 
terasa berat bagi orang-orang kafir." Hadits ini juga diperkuat 'Ugail dari Az Zuhri, Az 
Zubuaidi mengatakan dari Az Zuhri dari Sa'id, dan Al A'raj dari Abu Hurairah." 


eS‏ اليما GB NE AE AH‏ حو SETAN SAS‏ أَخي عَنْسُلَيْمَانَعَنَ 


633 Han AR E 


A 


KPA AI séah JAN, BIA s BAGI AE MAU HARGAI 


A A AA? 2 Zg 


BBB É gang sa ANAN A32 SG وَسَلَمَ يفول‎ 


A 


5686. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il dia berkata, telah menceritakan kepadaku Saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad 
bin Abu 'Atig dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bahwa dia 
mendengar Hasan bin Tsabit Al Anshari meminta persaksian kepada Abu Hurairah, seraya 
berkata: "Saya bersumpah kepadamu dengan nama Allah wahai Abu Hurairah, pernahkah 
kamu mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Hasan, balaslah 
(sya'ir orang-orang kafir itu) untuk membela Rasulullah! Ya Allah, dukunglah Hasan dengan 
ruhul Quds (Jibril)." Abu Hurairah menjawab: "Ya, pernah." 


44 2 56 ر‎ Msc LAN TAN KERAS ر ار‎ P o 754 a 

7 54 س e‏ ر 

5687. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 

Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit dari Al Barra’ radliallahu "anhu bahwa Nabi shallallahu "alaihi 

wasallam bersabda kepada Hasan: "Seranglah mereka atau beliau bersabda balaslah 
serangan mereka dan Jibril bersamamu." 


Bab: Dimakruhkan seseorang didominasi syair 


Pe MEN عَنَابَنِعْمَرَ رضي‎ E NG A a ga NG مید اله بن‎ ANAA 
ABS yA سم قا لان مکل جوف حر کم قحا‎ pala 


5688. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada 
kami Hanzhalah dari Salim dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam beliau bersabda: "Perut salah seorang dari kalian penuh dengan nanah itu lebih 
baik daripada penuh dengan bait-bait sya'ir." 


22 PESAN 


KE ير هرضي‎ PE LAS Las NG Gia KA JAN aa A GA GANG 
kasi KASI ya aa PES 5 kaga Nala sa . ENE قال قال ر‎ 


5689. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata; saya mendengar Abu Shalih 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Perut seseorang penuh dengan nanah yang berbau busuk itu lebih daripada 
penuh dengan bait-bait sya'ir." 


Bab: Ucapan "Taribat yamiinuka" dan 'Aqroo" 


BIN ARE PE AE ae LENSA AN AA 


4 


puisies a A‏ رَلَ الْحِجَابُ فَقَلْتُ a AE SATA,‏ الله 


1 
IK 


TI EN NA ga Da Pen AN NANG WA z 
SEA Sab MSI قَقلَتُ يا رسو‎ AS sad E KAN an 


aa PE SE NA 5 MANU MANU NG D DA 


A 


Pe A) 


5690. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah sesungguhnya Aflah saudara Abu Al 
Ou'ais pernah meminta izin untuk menemuiku setelah turun (ayat) hijab, maka aku berkata: 
"Demi Allah, aku tidak akan mengizinkannya (masuk) sebelum aku meminta izin kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, karena saudara Abu Al Ou'ais bukanlah orang yang 
menyusuiku, akan tetapi yang menyusuiku adalah isterinya." Beberapa saat kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang, lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya laki-laki itu bukanlah orang yang menyusuiku, akan tetapi yang menyusuiku 
adalah isterinya, beliau bersabda: "Izinkanlah ia (masuk) karena dia adalah pamanmu, 
semoga kamu beruntung!." 


SEE دِعَنْعَايسَدَرَضِيَ‎ PARAN Ap الا‎ aa 


BELA, Sa ee Kas sa PARE LAN 
NGGEN gal يَعَنِي‎ FA ah SN AJE WAN ARUNGAN NGT 


5691. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah radliallahu 'anha 
dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hendak bepergian, tiba-tiba beliau melihat 
Shafiyyah berdiri di depan pintu tendanya dengan penuh kesedihan karena dirinya sedang 
haidl. Beliau pun bersabda padanya: "Oo...(dengan bahasa Quraisy), sesungguhnya kamu 
benar-benar menyebabkan kami tertahan." Kemudian beliau bersabda: "Apakah kamu telah 
melaksanakan ifadlah di hari Nahr (kurban)? Maksudnya adalah thawaf." Shafiyah 
menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Kalau begitu, berangkatlah." 


Bab: Penjelasan "Mereka beranggapan" 
SA sab AN Ae 3 gé Aed A ÉNE NG ت مل‎ A 


D AE بست أب‎ As ga bale; 


Aira BGM 
Z 2 Z 2 102 A pa 7 < 
MORRE ETEA? Wasiat Ar, أَمَهَادْ‎ AI ایی‎ 


A 


IEPENE AE SAADAA E YEM YANG SL 


0 و‎ 5 Foca ANGGA GA A < اس‎ ang 
ANG gen 5 NGGE تەفلا ن بن هبي‎ 5535 Ye 5 تە قاتل‎ GANG ANG AE d قَلَمَاانَصَمَ‎ 


Z 7‏ بمو 
SI KN, KAU AG PNS sa 9 As‏ 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu An Nadir‏ .5692 
bekas budak Umar bin 'Ubaidullah, bahwa Abu Murrah bekas budak Ummu Hani binti Abu‏ 
Thalib telah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Ummu Hani binti Abu Thalib‏ 
berkata: "Aku pernah pergi menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pada waktu‏ 
Fathu Makkah, Saya mendapati beliau sedang mandi sedangkan Fathimah, anak‏ 
perempuannya, menutupinya dengan selembar kain. Lalu saya mengucapkan salam‏ 
kepadanya." Beliau bertanya: "Siapa itu?" saya menjawab, "Saya Ummu Hani binti Abu‏ 
Thalib" beliau bersabda: "Selamat datang, Ummu Hani." Seusai mandi, beliau berdiri dan‏ 
shalat delapan rakaat dengan memakai sehelai baju. Saat beliau selesai, saya menuturkan:‏ 
"Wahai Rasulullah! saudaraku Ali hendak membunuh seorang laki-laki yang telah saya beri‏ 
perlindungan, dia adalah fulan bin Hubairah." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam‏ 
bersabda: "Kami telah memberi perlindungan terhadap orang yang telah kamu lindungi,‏ 
wahai Ummu Hani." Ummu Hani’ berkata, "Demikian itu terjadi pada waktu dluha."‏ 


Bab: Ucapan seseorang "Celaka kamu, Huss" 


< Pa 


ala GAN Je ANE ap SA HE SA UN SAS JS سى‎ ya SAS 
4 Z A Aa AU PARAE Dara Gi ML A nll 
NG گناو‎ NIA JS JELAS ق ہدک قال ار‎ LE رای ر‎ 


5693. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melihat seorang laki-laki yang menuntun unta, lalu beliau bersabda: "Naikilah" laki-laki 
tersebut menjawab; "la hanya seekor unta?" beliau bersabda: "Naikilah." Laki-laki itu tetap 
berkata; "Sesungguhnya ia hanya seekor unta." Beliau bersabda: "Naikilah, celaka kamu." 


Sandang. Pera yna D 


Pa 
AN s TS ro 
Sg SAR 
م‎ A AT sy 


5694. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Abu Az Zinad dari 
Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
melihat seorang laki-laki yang menuntun unta, lalu beliau bersabda: "Naikilah." Laki-laki itu 
berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia hanya seekor unta." Beliau bersabda: "Naikilah, 
celaka kamu, " beliau mengucapkan itu di kali yang kedua atau ketiga" 


LG Rn Tn NG عو‎ a 2 0 4 ra, Gt 5 
بَّنِمَالِكِ‎ Gg PEN LES Ia têdah ESA SS 
2 06 


PE 25 


AN Ng AAN Aa و‎ Pabean Ia سو لان‎ 00 
PILAR PASS KASN GIS gala pal KIE Ind 


5695. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik, sedangkan Ayyub dari Abu Oilabah dari 
Anas bin Malik dia berkata: "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah dalam suatu 
perjalanan, sementara bersama beliau ada seorang budak laki-laki hitam yang bernama 
Anjasyah sebagai pengawal, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
kepadanya: "Celaka kamu wahai Anjsyah, hati-hatilah kamu jika mengawal sesuatu yang 
mudah pecah (maksudnya adalah wanita karena lemahnya)." 


r 


AE 
4: £ 
S| 


AAN IJA ai DN EN ES AN س‎ ya SAS 
Ara خي ك ااام‎ KA abs, asa dana عند ایی سل‎ ANA 


A 


ماو الا JASA‏ ڪس فلاا و AE 2 SL‏ 


5696. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Khalid dari Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Ayahnya dia berkata; "Ada 
seorang laki-laki yang menyanjung kebaikan laki-laki lain di depan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau bersabda: "Celaka kamu, kamu telah memenggal leher saudaramu." - 
Beliau mengatakannya hingga tiga kali- bila salah seorang dari kalian memuji temannya - 
tidak mustahil- hendaklah mengucapkan: 'Aku kira fulan seperti ini dan ini, dan Allah lah 
yang akan menilainya, dan aku tidak menyucikan seorang pun atas Allah walaupun Dia 
mengetahuinya." 


في رمم MA‏ 
حَدنْنِي STNE‏ 


A 


MEA gag يَعَنَأ‎ E NA a 


Ae 2 


NGING naa‏ صل Ki ala EA‏ يَوْمِقِسَمَاكَقَالَدُو PA‏ يَصرَة 


p PIL غلا‎ AI tas كيم كارسول واي لكاو‎ tandas 
AIA SAN وَصِيَامَهُمَع‎ ag KREASI VGA 
Pia يُوجَذَفِيهِ‎ Il d) ينظ‎ ANTAK Jins. Ka Na PE AS 
DESA ANA naa AN BIL AA AE Pn 


- - 4 


ERARA PRE E وال‎ AKEH - 7 9 م‎ 
المَضْعَدَتَدَرَكَرُقَالَأْبُو‎ Jha 313 CANAN RET ومن الئاس‎ indé 


IM LA 
Ww 2. 


. ang Ara 2 صو و‎ AA koaa A ورور‎ 0 
مس‎ A ela. w لمر‎ Bp . BIL NA A2 سب‎ SU? ak 2 7 
Pd 


P 7 
p - 
Z 
5 7 A 2 BA, ور‎ 
ارت و رر‎ aa Pama ٠ 2G - Can 
4 لله‎ NE النعت الذي‎ Be JE 

Be d دي دعت‎ = NQ 
- ad دا ف‎ 


5697. Telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Ibrahim telah menceritakan kepada 
kami Al Walid dari Al Auza'i dari Az Zuhri dari Abu Salamah dan Adl Dlahak dari Abu Sa'id Al 
Khudri dia berkata, Pada suatu hari, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membagi pembagian, 
tiba-tiba Dzul Huwaishirah seorang laki-laki dari Bani Tamim berkata: "Wahai Rasulullah, 
hendaknya engkau berbuat adil! Spontan beliau menjawab: "Siapa lagi bisa berbuat adil jika 
aku tak bisa berbuat adil? 'Umar kemudian mengatakan "Izinkanlah aku yang memenggal 
lehernya! Beliau menjawab: 'Biarkan saja dia, sesungguhnya dia mempunyai beberapa 
kawan yang salah seorang diantara kalian meremehkan shalatnya sekalipun dia shalat, dan 
meremehkan puasanya sekalipun dia puasa, mereka keluar dari agama sebagaimana anak 
panah keluar dari busur, ia melihat mata panahnya namun tak ada apa-apa, kemudian 
memperhatikan kain panahnya namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian melihat anak 
panahnya namun tidak didapatkan apa-apa, kemudian melihat pada bulu anak panahnya 
namun tidak didapatkan apa-apa, rupanya telah didahulu oleh kotoran dan darah. Mereka 
muncul ketika manusia mengalami perpecahan. Ciri mereka adalah seorang laki-laki yang 
salah satu diantara kedua tangannya seperti dada kaum perempuan atau ia seperti daging 
yang bergerak-gerak." Abu Sa'id mengatakan, "Aku bersaksi bahwa aku mendengar dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam, dan aku bersaksi bahwa 'Ali membunuh mereka dan aku 
bersamanya ketika didatangkan seseorang yang cirinya seperti yang dicirikan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam." 


A 
A < 


ر م D A a da‏ ور رو ا وار ANG PN‏ هي 5 - - 
HET NE uai‏ تا الاو راع قال حدثنى BEKAL‏ 


مرو DEA WE Ts PERAI LG PN A ka z LG NE‏ 21-34 © كر يي إل ل 
يدبن BANET NNE‏ هرضي AAA‏ جلا ق Gua pa PAN AI yan‏ 


A 


~ 
- 
N 
N 
x 


23 LAAIE WR a A TAG MANE KK san LA L< NNSA. 
به‎ GARIS فقال‎ 0G ae قال ما‎ 2 sini kab قال‎ A شهر ين مَتَكَابِعَين قال لاا‎ 
IM 
25 7 MIA wW A ور‎ ri MAN ra 27 a) PANGAN I A أ‎ NG 
ځ متي فضحك النبي‎ Kel تفسي‎ SAI غير آهل قو‎ ag 
2 < 4 A A ZA GA 2 04 4 Pa 2 3 
Nga NENG ANE Ai JR بدت‎ Peak ANE صل‎ 
P 


P 


5698. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al Hasan telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Al Auza'i dia berkata; 
telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya berkata; "Wahai Rasulullah, celaka aku!." Beliau menanggapi: "Ada apa 
denganmu?" laki-laki itu berkata; "Aku telah menggauli isteri di (siang) bulan Ramadhan." 
Beliau bersabda: "Kalau begitu, bebaskanlah budak." Laki-laki itu berkata; "Aku tidak 
mampu." Beliau bersabda: "Berpuasalah dua bulan berturut-turut." Laki-laki itu berkata; 
"Aku tidak mampu." Beliau bersabda: "Berilah makan enam puluh orang miskin." Laki-laki itu 


berkata: "Aku tidak mampu." Lalu beliau memberinya segantang makanan, dan bersabda: 
"Ambillah dan bersedekahlah dengannya." Laki-laki itu berkata: "Wahai Rasulullah, apakah 
ini untuk selain keluargaku? Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seorang 
pun di antara dua lembah ini (maksudnya Madinah) yang lebih membutuhkan daripada 
(keluargaku)." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum hingga terlihat giginya, lalu 
beliau bersabda: "Kalau begitu ambilah untukmu." Hadits ini juga di perkuat oleh Yunus dari 
Az Zuhri. Abdurrahman bin Khalid berkata; dari Az Zuhri dengan redaksi "wailaka (celaka 
kamu)." 


MAA a NENG SI, ps لبد‎ IN Sana داشان دا‎ 
AI NGANG TAN ag Ant GEN بتر‎ bb الوه‎ 
a gjá = Bean ورن عن ةالو‎ 


gi 


N 


n 


Baa AIA ana NB ul: قَالَكَمَم كَالَقَاعَمَلْ مِنوَرَا‎ 
5699. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Abdurrahman telah menceritakan 
kepada kami Al Walid telah menceritakan kepada kami Abu 'Amru Al Auza'i dia berkata: 
telah menceritakan kepadaku Ibnu Syihab Az Zuhri dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsi dari Abu 
Sa'id Al Khudri radliallahu "anhu bahwa seorang Arab Badui berkata: "Wahai Rasulullah, 
beritahukanlah kepadaku tentang Hijrah!." Beliau bersabda: "Sayang sekali, hijrah itu sangat 
berat. Apakah kamu mempunyai unta?" Jawab orang itu, "Ada!" beliau bertanya: "Sudahkah 
kamu membayar zakatnya?" dia menjawab: "Ya!" beliau bersabda: "Kalau begitu beramallah 
di negerimu, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala amalmu 
sedikitpun juga." 


2122% 


NGANG NAN PASA GUN is ندال شات دا‎ AE SS 


a Pnb و‎ Gai AN. و ار و‎ | ASIA, ا‎ Bs واه‎ 2 Ta... 
33 3 Bela ja AN ls Noé VN Ab Sa 

A‏ ا .2 EA A‏ راع ماي اوس 2 Pd‏ ور 
قال aa‏ هو PENEGAKAN‏ نہ ب رقاب بَعَّض و قال | نض AN‏ 


>é A A a اه‎ KAN 2 D 


5700. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin 
Muhammad bin Zaid saya mendengar Ayahku dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Celakalah kalian -atau binasalah kalian-Syu'bah 
mengatakan; "Ada keraguan pada Waqid"- janganlah kalian kembali kepada kekufuran 
sepeninggalku yaitu dengan saling berperang di antara kalian." dan berkata An Nadlar dari 
Syu'bah dengan lafadz waihakum (celakalah kalian), dan Umar bin Muhammad berkata dari 
ayahnya dengan lafadz wailakum atau waihakum (celakalah kalian). 


WE ANA AL MANE KAN GN 


det A A داه ريبعو‎ 00 AG azi, A na 25 Gia AA ر و رر‎ 
يلكو توما عَدَدَتَ طَاقَالَمَا أْعَدَدَتَطا إلا أن‎ 5 JG aa Saé UN ag يا رسو‎ JG pané 

# Las 6 و‎ LA LARI <é AAA IRAE ر و‎ AM AS لار ر ر‎ £ 
0 ب‎ A WES LAN AAS قال‎ Ka ¿al 


ار 


BEN AAN فوم‎ ANK HNS NIS رةو گام افر اني‎ LPG قمر‎ 
aa yag An Na MEN EL, 


5701. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Oatadah dari Anas bahwa seorang laki-laki dari penduduk kampung datang 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata: "Wahai Rasulullah, kapankah hari 
Kiamat akan terjadi?" beliau menjawab: "Celaka kamu, apa yang telah kau persiapkan?" laki- 
laki itu berkata: "Aku belum mempersiapkan bekal kecuali aku hanya mencintai Allah dan 
Rasul-Nya." Beliau bersabda: "Kalau begitu, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai." 
Maka kami pun berkata; "Apakah kami juga seperti itu?" beliau menjawab: "Ya." Maka pada 
hari itu kami sangat bahagia, tiba-tiba pelayan Mughirah lewat -sedangkan dia termasuk dari 
teman dekatku- beliau lalu bersabda: "Jika (ajalnya) ini diakhirkan, pasti dia tidak akan 
mendapati penyakit tua sampai kiamat tiba." Syu'bah meringkasnya, dari Qatadah saya 
mendengar Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Tanda cinta kepada Allah 


BAN EA NE سُلَيَمَادَ‎ eka kaga 3 مْحَمَّدُ‎ SS 23 En SS 


SA AIN a 5 aé AIA 
5702. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu Wa'il dari Abdullah dari Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Seseorang akan bersama dengan orang 
yang dicintainya." 


1 
2272 2 


ا و ی - لاوس عر ع GA MENE 2 Î2 < Ks‏ 
pa SAS‏ سعید حَدَشَْاجَر یر عن الأَعَمَشٍعَنَأ بيوَايل قال قال عبد الله gain‏ درضی AN‏ 


ر وور 8 2 Pa‏ 7 يور مه G1 E‏ ص . ا 
AAN SA ASIA SAS‏ سام A ANIS‏ کول ف ر KEY‏ 


A 2 
LA م‎ 


2 ا جریر بن حازم وسل‎ A 9 SN jagat ANN sa سول الله صل ال‎ spól is 
gas At AN aa ANK IE ENTNER E 


5703. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Abu Wa'il dia berkata; Abdullah bin Mas'ud radliallahu 'anhu 
berkata; "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya 
bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana anda mengatakan mengenai seseorang yang 
mencintai suatu kaum, namun dia sendiri belum pernah bertemu dengan kaum tersebut?" 


maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seseorang akan bersama dengan 
yang di cintainya." Hadits ini juga diperkuat oleh Jarir bin Hazim dan Sulaiman bin Oarm 
serta Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


A 2 


AGA‏ عم i SIS‏ اعم NIAT AE Sal‏ صل اله 


A -s 
واس 3م و‎ DE AA AAA 2 ور ر ع‎ NAK 2-1 Gr Ku 8 ب ر واو‎ 2 


5704. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Wa'il dari Abu Musa dia berkata, 
diberitahukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa ada seseorang yang mencintai 
suatu kaum, namun dia sendiri belum pernah berjumpa dengan kaum tersebut, beliau 
bersabda: "Seseorang akan bersama dengan orang yang di cintainya." Hadits ini di perkuat 
juga oleh Abu Mu'awiyah dan Muhammad bin 'Ubaid. 


000 AA 2 A - 7 و لماه‎ - 1G 
ATOL VE 2 2 E ES ده‎ IA ك1‎ a > ناما م‎ AN 
SA حَدَتْمَاعَبَّدَا نَأ خير نا أي عن شعبَّةعَنَ عَمْ رو بن مَرَّةَعَنَسَالِم 3 الجَعْدِعَنَ أذ‎ 


LA 
r - و‎ 


| A 0 Ace 2 KANA ANG TAA NRANG Ze Podat ا نف )لود‎ BA كود‎ Pd 
هاقالمَاأعَدَدّت ها‎ a السّاعَهُيَارَسُو ل‎ Kel JALAN صل‎ Ga ر جلا سَأَلَ‎ 
- - 2 و‎ - - 

Z o22 fs r LIAR ج و بار ر ر‎ v» Goel? z 2 و اک م و‎ 
CL GA ALA لقال‎ gang sa صدقة و لڪ ٽي أ‎ gp PPN من كثير صلاة و‎ 
5705. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Ayahku dari 
Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Anas bin Malik bahwa seorang 
laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Kapankah hari Kiamat terjadi 
wahai Rasulullah?" beliau menjawab: "Apa yang telah kau persiapkan untuknya?" laki-laki itu 
menjawab, "Aku belum mempersiapkan banyak, baik itu shalat, puasa ataupun sedekah, 
namun aku hanya mencintai Allah dan Rasul-Nya." Belaiu bersabda: "Kamu akan bersama 

dengan orang yang kamu cintai." 


Bab: Ucapan seseorang kepada orang lain "Hinalah engkau" 


ر اکر A‏ ر | ر oa?‏ وب PE E EES‏ > و ANA‏ ادي 7 AG‏ | و 
Sen Ala Sas a‏ ير Jo 5 a Dll‏ 


0 PKP An AL MY 2 214 برع‎ 5 > 4 2 1 r راث اموس ر‎ 6 
Lgu افتاه قَالَالدٌ‎ NDA ae بن‎ aa pa ال صل‎ 


5706. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Salm 
bin Zarir saya mendengar Abu Roja' saya mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Sha'id: "Sungguh aku 
meminta kepadamu agar mengira (apa yang aku sembunyikan dalam hatiku) ". Ibnu Shayyad 
berkata: "Aku kira asap". Nabi bersabda: "Celaka kamu." 


LA LA 9 GA 


SI AE AN KE UE Sena 


PE em abah سلمف‎ pala SEA SAI Lanal 


AI NA دوم‎ Rh MAN BN NG 23 AA. AN 000 
صرب‎ AS, A ام بسر وو بابن‎ 


GA yui Pia 


- GA 726 Z > vka 5 EA SONE AN 
شهدآنك‎ a Sela Ana ab aga ولاش صل الله‎ 
و‎ 
22TA 22 E 21234 Ta 4 م ل 6ب راو 3 7 و‎ 23 AURA ANA ر و‎ 
LEAN صل الله عليه وسم قال‎ gada سول الله فر‎ 53 hk TT 
ر ایور‎ GA و‎ ALE ANG LA 


sak AN Je NG san5 GEN صادق و‎ gas رى قال‎ babe Ia 


BLAISE a a lia ولا ا‎ EA NA اط‎ 
Saka gala KN ناكد فال سول مطل‎ PAI AE SIN 5335 


ص 


يک هو e Pale Jah AN‏ مت يدانه ین AE‏ قرول 
MEA NI AEEA: SAHAM D AAA‏ 


5 


Fa EN Je NI D AAS Je ANG AJI, Ata 
# 8 . - 4 TANG ود‎ AA Pa AN 9, NG 2 Ao pa - 2 2G Ag 
ata batak يتل‎ MANA بجذو‎ 


LA 
2 r 


A 0 Pp BN ZAH 0 Tn 2 7 e Zez 2 
بِجُذُو ع‎ aa PN AAL AA اتا‎ Bana WADU TAK 
ف‎ 04100 


KN Jo NG Pa EMS MELAKA Aa -o 


z 


A 4 


GT Pad 4 P 0 2 NS WE A2 

ál عل‎ GN سلمف‎ ae ارعلا‎ Pa BS SI 

Z / 2 Z 4 26 5 A بے‎ nga 4 Wah ر و‎ 
ape merasakan مكو‎ 355133 sÝ Se IBIN siei > 


LA 


NG EL ANG 33 اغ‎ Gis Atasan Pa LAN Se LA 
AA (حَاسِيينَ) مُبَعَدٍ‎ SIG عدا ماتا‎ 


5707. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bahwa 
Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Khatthab pernah pergi 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan beberapa orang dari para sahabat 
beliau untuk menemui Ibnu Shayyad. Beliau mendapatinya tengah bermain bersama dua 
anak kecil di dekat benteng Bani Maghalah. Ibnu Shayyad waktu itu sudah hampir baligh 
namun dia tidak menyadari sesuatupun (kedatangan rombongan) hingga Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam memukul punggungnya dengan tangan beliau, kemudian beliau bersabda: 
"Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini utusan Allah?". Maka Ibnu Shayyad memandang 
beliau lalu berkata: "Aku bersaksi bahwa engkau utusan bagi ummat yang ummiy" (khusus 


bangsa 'Arab). Kemudian Ibnu Shayyad berkata: "Apakah kamu bersaksi bahwa aku ini 
utusan Allah?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun menolaknya sambil bersabda: "Aku 
beriman kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya." Setelah itu beliau bersabda kepada Ibnu 
Shayyad: "Bagaimana pendapatmu?". Ibnu Shayyad menjawab, "Telah datang kepadaku 
orang yang jujur dan pendusta". Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Urusanmu 
kacau balau." Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam juga bersabda: "Sungguh aku meminta 
kepadamu agar mengira (apa yang aku sembunyikan dalam hatiku) ". Ibnu Shayyad berkata: 
"Aku kira asap." Beliau bersabda: "Celaka kamu. Kamu tidak akan mempunyai kemampuan 
(untuk mengetahuinya) ". Spontanitas Umar berkata: "Wahai Rasulullah, biarkanlah aku 
memenggal lehernya". Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Jika dia benar 
(Dajjal), maka kamu tidak akan dapat menguasainya dan jika dia bukan (Dajjal) maka tidak 
ada kebaikannya membunuhnya". Salim berkata: "Aku mendengar Abdullah bin Umar 
berkata: "Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beranjak meninggalkannya, Salim 
berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar bekata: "Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Ubai bin Ka'ab Al Anshari pergi menuju kebun kurma dimana Ibnu Shayyad 
berada, dan ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memasuki kebun, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam segera menjaga dirinya dengan pelepah kurma agar tidak 
mendengar apa pun yang dikatakan Ibnu Shayyad sebelum ia melihat beliau. Sementara Ibnu 
Shayyad tengah berbaring di atas hamparan kain beludru miliknya, yang terdengar suara 
tikar bila diduduki. Ketika Ibu Ibnu Shayyad melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tengah 
menjaga diri dengan pelepah kurma, maka ibunya berkata pada Ibnu Shayyad: Hai Shaf - 
nama Ibnu Shayyad- ini Muhammad." Ibnu Shayyad langsung terbangun, lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Andai dia (ibu Ibnu Shayyad) membiarkannya maka 
akan tampak jelas olehnya." Salim berkata: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam berdiri ditengah orang-orang, beliau memuja dan memuji dengan 
pujian yang layak baginya, setelah itu beliau menyebut Dajjal, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya aku mengingatkan kalian darinya. Dan tidak ada seorang nabi pun melainkan 
ia akan mengingatkan kaumnya dari Dajjal. Nuh telah mengingatkan kaumnya, namun aku 
akan menyebutkan suatu hal pada kalian yang belum pernah dikemukakan oleh seorang nabi 
pun kepada kaumnya, ketahuilah oleh kalian bahwa ia (Dajjal) buta sebelah matanya 
sedangkan Allah tidak buta sebelah mata-Nya." Abu Abdullah mengatakan, "Aku menghalau 
anjing maksudnya menjauhkannya, sedangkan kata "Khasi'iin" OS Al Bagarah: 65, maknanya 
adalah terusirlah dengan hina. 


Bab: Ucapan "Selamat datang" 
GA واه‎ < ol ر‎ gi kargi, 7 Ao 2x8, 2 ر ر 2 و ورو‎ 
PE PRE SIARAN Sa Gasa ع مر ان بن‎ UAS 


AN ia La‏ صل الَمُعَلَيَهوَسَلَمَقَالَمَرَحَبا الَوَقَدِالِينَجَامُوا 
TOT Aa A ni‏ ر Pah PRA / ae PA‏ 
Ang EA sa PUASA IS ASN a‏ الات ل AB‏ 


< ره وى ae‏ 


PAHA SA Sadla J5 ja ALE a A إلا في الشَهرٍ‎ 


2202 NGANG ° 4 وور‎ TA و‎ 1 Z LAE a APEE 
KAN GELANG SAN كَاةَوَصُومُوارَمَضَانَوَأْعَطُوَاحس مَاعَدْ‎ HI 51 33 YAI 
Ban 5 4 
وَالتقيروَالمرّفت‎ 


5708. Telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Abu At Tayyah dari Abu Jamrah dari Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata, "Ketika utusan Abdul Qais datang kepada nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau bersabda: "Selamat datang wahai utusan yang datang 
dengan tanpa kehinaan dan penyesalan." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
kami tinggal di perkampungan Rabi'ah, sedangkan antara kami dengan anda terdapat kabilah 
Mudlar, hingga kami tidak dapat menjumpai anda kecuali pada Bulan Haram, oleh karena itu 
perintahkanlah kepada kami suatu amalan yang ringkas yang dapat memasukkan kami ke 
dalam surga. dan dapat kami tinggalkan untuk orang-orang setelah kami." Maka beliau 
bersabda: "(Aku perintahkan) empat perkara dan (aku melarang dari) empat perkara, yaitu, 
tegakkanlah shalat, bayarlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadhan serta tunaikanlah 
kepadaku seperlima dari rampasan perang yang kalian dapatkan, dan janganlah kalian 
minum dari duba’ (labu yang dilubangi dan dijadikan untuk merendam buah hingga menjadi 
khamr), hantam (bejana yang dibuat dari tanah, rambut dan darah), Nagir (bejana yang 
terbuat dari batang pohon yang dilubangi) dan Muzaffat (bejana yang dilapisi dengan ter 
atau aspal)." 


Bab: Manusia dipanggil dengan nama bapaknya 


SL ON TA ae YAN‏ حى EN EOS‏ رضي AE EN‏ ا 
NE AA KA 33 A AAS 2 SE ata‏ 

5709. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya akan di kibarkan bendera untuk para penghianat 
pada hari Kiamat kelak, dan dikatakan, "Ini adalah bendera penghianatan fulan bin fulan." 


PAK NAN en i FEE jag Sensa Ba 


DIOE f Jaa Bapu Ya | TT 


5710. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin 
Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya akan dikibarkan bendera untuk para penghianat pada hari Kiamat kelak, 
maka akan dikatakan: Ini adalah bendera penghiantan fulan bin fulan." 


Bab: Jangan seseorang mengatakn "Khobutsat nafsii (Diriku memang brengsek) 


0 4 و و‎ 7 A اکر ر دو‎ - 
bei |: FEE دا 2 عَنْهِشَاءِعَنَأبِيوِعَنَعَابِشَدَرَضِيَ‎ al محمد بن‎ SAS 
AEE SA PAKEN e? KANG ر ر‎ 21-44 
E LEE NEAS Sidi Pp Aa aa 

5711. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 


kami Sufyan dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau bersabda: "janganlah salah seorang dari kalian mengatakan; 


"Khabutsat nafsi (diriku sangat buruk), akan tetapi hendaknya ia mengatakan "lagishat nafsi 
(diriku ada kekurangan)." 


وء م سدس 


KU BA NA uas‏ 25 عن Ea‏ بعلي صل 


SA 


Jang لَقِسَتٌنَفْسِي كَابَعَهُ‎ NI INA 3 D الَمُعَلَيَهِوَسَلَمْ قال لا يقو‎ 
5712. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
dari Yunus dari Az Zuhri dari Abu Umamah bin Sahl dari Ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: “Jangan sekali-kali kalian mengatakan'Khabutsat nafsi' (diriku 
sangat buruk), akan tetapi hendaknya ia mengatakan 'lagishat nafsi (diriku ada 
kekurangan)'." Hadits ini juga diperkuat oleh 'Ugail. 


Bab: Jangan kalian mencela masa 
<s 2 GALAZ 3F A ر ار ور‎ 
بَوسَلمَهُقالقالأبوهرَيّرَة‎ AA MEA en Kas 
اللا‎ ga ANG KAGET PSI a AE A IEAS 
Far 
5713. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dia berkata: 
Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: 


"Anak Adam mencela masa, padahal Aku adalah masa, di tangan-Ku lah siang dan malam 
berada." 


IP EA KE‏ لی د دكا عبد KUE An AN‏ یع Ki tida‏ وة 
حَدتتا عياش BA los‏ حَد Per‏ عن ابي هر يره 
Za‏ » 


AN aa‏ عليه IL PENERE‏ مو لا تقو لُوَاحَيْبَدَالدَهْرِقَإِنَاللَهَهُوَ 


AKA 
5714. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu 
Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Janganlah kalian 


menamakan 'inab (anggur) sebagai karam (kemuliaan), dan janganlah kalian mengatakan 
"alangkah sialnya masa" karena sesungguhnya Allah adalah masa." 


Bab: Sabda Nabi "Alkaram adalah hati seorang mukmin" 


Ba el عن ن‎ AMA AN JAH tan BE حد‎ 
ya PARAH مُِنَمَااأكرَمْ‎ MI ول‎ Sala ga AL ال‎ PAN PEN 


5715. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia 


berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang banyak menyebut 
(anggur) "al karmu (kemuliaan) " padahal alkarmu (kemuliaan) adalah hatinya orang 
mukmin." 


Bab: Ucapan "Ayah dan ibuku kurela kukorbankan untukmu" 
و د‎ 2 0 » G رودو 2 7 هو مه‎ KE KI B ەر‎ NGGE 83, 255 
EYE AA ME SA Sa يَحَيَى‎ Was AAS 


ار AKAP‏ را 2 5 ر اموس كم رر R ug‏ و 7 2 2 GA‏ 
ya EKA a NGALANI‏ ال صل IA Ma GAN EA‏ مته يقو لار م قَدَاكَ أي 


A 


5716. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan telah menceritakan kepadaku Sa'd bin Ibrahim dari Abdullah bin Syaddad dari Ali 
radliallahu 'anhu dia berkata; "Saya belum pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menjadikan tebusan kepada salah seorang pun melainkan kepada Sa'd, beliau 
bersabda: "Lemparlah, demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu." Aku mengira peristiwa itu 
terjadi pada waktu perang Uhud. 


Bab: Ucapan "Biarlah Allah menjadikanku sebagai tebusanmu" 


2 Karl 


Ao SEA IN a ع‎ SAS 
SIN يَحَيَى بنا 3 إِسَحاقَ عن الس بن مَالْكِ‎ J Ba SNE عل بن‎ 


TA aga Teng 21244 ae ane Tg 21245 08 U“ f ر‎ 

هوو AN‏ طلْحَدَمَمَ GA‏ ص لى GAN TA A‏ صل ka ALA‏ صَفِيّة مُوَدِفْهَاعَلُ 
SS WG ask NG‏ ابض Gigi sets Saja PN NG PASS ÁE ya Jal‏ 
ANIES‏ نجعي وکا رمو BEA SIS AN pa NG‏ 


- 
سم‎ G 2 


فدَا ك هَل MAA‏ من يقالا و کڪ AN IN NA‏ طَلْحَدَكْوْبَدُعَلَ وَجْهِهِفَقَصَدَ 
KG‏ 3 اققات لمر AN SS AK AAA‏ إا انوا 


LA LA 
2 


بِظَهّر الْمَدِينَدَأَوَ قال اشر فو LAN JERITAN‏ صل AEA Pan SEA‏ عا بدو 
aa, A 2 |” w‏ ر Ry 204 KE D r‏ 
kohl Jós SO Bi‏ 


5717. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Bisyr bin Al Mufadlal telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq dari Anas bin 
Malik bahwa dia dan Abu Thalhah pernah kembali bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
sedangkan Shafiyah membonceng Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di atas hewan 
tunggangannya, ketika berada di tengah jalan, hewan tunggangan beliau terjatuh, hingga 
menyebabkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan wanita (Shafiyah) jatuh tersungkur, -Saya 
kira Yahya berkata; Bahwa Abu Thalhah segera lompat dari untanya dan langsung 
mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; "Wahai Nabiyullah, 
biarkanlah Allah menjadikanku sebagai tebusan anda, apakah anda terkena sesuatu?" beliau 
bersabda: "Tidak, tetapi coba kamu tolong wanita (Shafiyah) itu". Maka Abu Thalhah 


menutup wajahnya dengan selembar kainnya karena dia mengerti apa yang dikehendaki 
Shafiyah, maka dia melempar kainnya untuk Shafiyah, lalu wanita itu (Shafiyah) berdiri. 
Setelah itu Abu Thalhah memperbaiki pelana hewan tungangan beliau hingga keduanya 
dapat mengendarai kembali. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga ketika kota 
Madinah telah nampak -atau (perawi) berkata- sudah hampir mendekati kota Madinah, 
Beliau berdo'a: "AAYIBUUNA TAANBUUNA 'AABIDUUNA LI RABBINAA HAAMIDUUNA. (Kita 
kembali sebagai hamba yang bertaubat, ber'ibadah kepada Rabb kita dan memuji-Nya"). 
Beliau terus saja membaca do'a itu hingga memasuki kota Madinah. 


Bab: Nama yang paling disukai Allah 


Sia رَضِيَ‎ PE AN NAS KN AN GYA KANA 
BEN IS GANGA SN AIA SEE NGA JA 
Aa sakan 


5718. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadl telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Munkadir dari Jabir radliallahu 
'anhu dia berkata: "Seorang laki-laki di antara kami ada yang memiliki anak, kemudian dia 
memberi nama "Al Qasim." Maka kami berkata, "Kami tidak akan menjuluki kamu dengan 
Abu Al Oasim dan kami tidak akan memuliakannya. Lalu orang tersebut memberitahukan 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Berilah anakmu nama 
Abdurrahman." 


Bab: Sabda Nabi "Pergunakan namaku, namun jangan kalian pergunakan 
kuniyahku" 


baya PARA ى جار رضي‎ Jag tina Gsis I SA SS 


EN SA asgi Fate AIA Li SE MB ABS 


A 


2 
el e 


DA 7 
- di 7 


5719. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid 
telah menceritakan kepada kami Hushain dari Salim dari Jabir radliallahu 'anhu dia berkata: 
"Seorang laki-laki di antara kami ada yang memiliki anak, kemudian dia memberi nama "AI 
Oasim." Maka orang-orang berkata: "Kami tidak akan menjulukinya hingga kami bertanya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Berilah nama dengan 
namaku dan janganlah kalian memberi julukan dengan julukanku." 


قال أب 


حد syaa‏ ع SAW AA‏ عابو ڪنان ر ب کي معت آبَاهر Wig‏ 


A AKA ى‎ NABA PANA 


5720. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Ayyub dari Ibnu Sirin saya mendengar Abu Hurairah bahwa Abu Al Oasim 


بو الاسم صل 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berilah nama dengan namaku dan jangan kalian 
menjuluki dengan julukanku." 


PE AE LAS KANG eg LAPIS WAS TA ; AN 
GÊNGE NAN الا كييك باي الاسم‎ nun AAL 


ne MEI JELAS AI Sd PASNE 
5721. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dia berkata; saya mendengar Ibnu Al Munkadir berkata; saya mendengar Jabir 
bin Abdullah radliallahu 'anhuma bahwa seorang laki-laki dari kami memiliki seorang anak, 
lalu dia memberi nama Al Oasim, maka orang-orang berkata: "Kami tidak akan menjulukinya 
dengan "Abu Oasim" dan kami tidak akan memuliakanmu dengan itu sedikitpun, lalu orang 
itu datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan memberitahukan tentang hal itu, 
maka beliau bersabda: "Namailah anakmu dengan Abdurrahman." 


Bab: Nama "alhazan" 


asi Gah; PES AE IKEA KAS IS PAN ea 


2 LA 
£ 


JASA HE ANE ane كر ؤُقَالَأَنْتَ‎ et ai 
NE B3 ag تالحر وة فيكابَعَد بَعْدُحَدَتْتَاعَبَوْعَبَدٍ‎ Suh NY 


a Kes 


5722. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ibnu Musayyib dari 
Ayahnya bahwa ayahnya pernah datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau 
bertanya: "Siapakah namamu?" ayahku menjawab; "(namaku) Hazn (sedih)." Beliau 
bersabda: "(namamu) adalah Sahl (mudah)." Ayahku berkata; "Tidak, aku tidak akan 
merubah nama yang pernah diberikan oleh ayahku." Ibnu Musayyib berkata; "Maka ia masih 
saja terlihat sedih ketika bersama kami, setelah peristiwa itu." Telah menceritakan kepada 
kami Ali bin Abdullah dan Mahmud yaitu Ibnu Ghailan keduanya berkata; telah menceritakan 
kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ibnu 
Musayyab dari Ayahnya dari Kakeknya dengan hadits ini." 


Bab: Merubah nama dengan yang lebih baik 


a Da‏ و مشا PERAK‏ عو Ag‏ أو راهن a‏ و و 
Sang Pe AN ara‏ عَسَانَقَالَحَدَتْنَى أ بو حاز al BA LE Jka Dep ٠‏ 


A 


- 


z, مسر ون‎ E man NA ina SA dan 235 
BILANG IN PN 20333 GEA BA Yin ka يهو‎ AWAN Dag dasi 


9 2 ana GS PA WA 7 Pa A z 7 7 
Å- 21729 Zo 12م‎ ANG? كر او‎ GANG كوه باعي توه‎ 
SAN مِنّفخذالتْبيَ صل‎ JA Ba ALAN gal A Sa 
P 


NGANG قال‎ ANG gan OA Id قال اد‎ da sale Ye AG AEE 
قَسَمَامْيَوَمَيِذِالْمُنَذِرَ‎ Mada aie EN 


5723. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Hazim dari Sahl dia 
berkata; "Al Mundzir bin Abu Usaid di bawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
ketika ia baru dilahirkan, lalu beliau meletakkannya di pangkuan beliau, sementara Abu 
Usaid duduk di dekat beliau, tampaknya perhatian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tercurah 
penuh kepada sesuatu yang berada di hadapannya. Kemudian Abu Usaid menyuruh seorang 
untuk mengangkat anaknya dari atas paha nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
memindahkannya. Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selesai dari urusannya, beliau 
bertanya: 'Mana bayi itu? 'Abu Usaid menjawab; 'Kami telah memulangkannya, wahai 
Rasulullah." Beliau bertanya: 'Siapa namanya? ' Abu Usaid menjawab, 'Fulan.' Lalu beliau 
bersabda: "Tidak, tetapi namanya adalah Al Mundzir! ' Dengan demikian, beliau telah 
memberinya nama Al Mundzir pada hari itu." 


têgên panah iiai E ja SASARAN JAN PSA SAS 
Aya لال صل ال‎ ia Sia BA Ai 


35 
5724. Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Al Fadl telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari 'Atha' bin Abu Maimunah dari Abu Rafi' dari 
Abu Hurairah bahwa Zainab nama (aslinya) adalah Barrah, maka dikatakan kepadanya: 
"Apakah kamu hendak mensucikankan dirinya?" setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam menamainya Zainab." 


A r rg 


an les 


E 


eS 


و 


> 


LA [4 
A 2 


EEA ENE JAE DIN 
AA 


5725. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bahwa Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada orang-orang, katanya; telah 
mengabarkan kepadaku Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah dia berkata; saya duduk di 
hadapan Sa'id bin Musayyab maka dia menceritakan kepadaku, bahwa kakeknya datang 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan sedih, lalu beliau bertanya; 
"Siapakah namamu?" dia menjawab; "Namaku Hazn (sedih), " beliau bersabda: "Bahkan 
namamu adalah Sahl." Namun dia berkata; "Tidak, aku tidak akan merubah nama yang 
pernah di berikan oleh ayahku." Ibnu Musayyib berkata; "Maka dia masih saja terlihat sedih 
setelah peristiwa itu." 


Bab: Memberi nama dengan nama nabi 


pi LA 


TT < SEN NABILA NA AA SIS Ah par حَدَّكنَا‎ 


kz? Kilas 5 LN Ia E pesanan 
3 ابن ڈو کڪ نلا تبي‎ 


5726. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Isma'il saya berkata kepada Ibnu Abu 
Aufa; "Apakah kamu mengetahui Ibrahim putra Nabi shallallahu 'alaihi wasallam? Ibnu Abu 
Aufa menjawab: "Ibrahim meninggal ketika masih kecil, sekiranya ia ditetapkan sebagai Nabi 
setelah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, maka ia akan tetap hidup, namun tidak ada 
Nabi setelah beliau." 


A 


PAEA ور‎ rn 008 AA 2 at و‎ - 2 Pd 2 
KAA NS ERA EN ڪر ب‎ anoda كد فنا‎ 
SANGKA AN) da SAN Aa 


5727. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari 'Adi bin Tsabit dia berkata: saya mendengar Al Barra’ berkata: "Ketika Ibrahim 
'alaihis salam meninggal dunia, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya akan ada orang yang menyusuinya di surga." 


P A AA KK NK حصا‎ 25 Denga SAS Cita 
ALS, LKI E SU KAH KAN SANA SN 
aja 212A he AK قم بيه کو‎ 


5728. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Hushain bin Abdurrahman dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Jabir bin Abdullah Al Anshari dia 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Namailah dengan namaku dan 
janganlah kalian memberikan julukan dengan julukanku, sesungguhnya aku adalah Qasim, 
yang akan membagi-bagikan (rahmat Allah) di antara kalian." 


خد تتامو می ر PAS Ine‏ ع sem‏ کن آي صاع عن أ هرر ري الله 


A 


IM 


KAG a EL‏ عَكَيَهِوَسَلَّم قال سمو A 5-4 Ap SNG PS‏ في الْمَتام در آني 
JÊNG yaaa KAJANG Kerta KAS ya PEN era Ka Pena‏ 


5729. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam beliau bersabda: "Namailah dengan 
namaku dan jangan kalian menjuluki dengan julukanku, barangsiapa melihatku dalam mimpi, 


maka sesungguhnya ia telah melihatku, karena syetan tidak dapat menyerupaiku, dan 
barangsiapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaknya ia mempersiapkan 
tempatnya di neraka." 


PANASS NASA NAN SEA ASN ودام كلم‎ MULAN ATA 


2 
Wid - 


BS NGA 56 JS Sia 36 Mendekat صل‎ AM EGA قالۇ ل لي‎ 
وَادِأَبي مُومَى‎ a 


5730. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Ala' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa 
dia berkata: "Aku pernah memliki seorang anak yang baru lahir, lalu aku serahkan kepada 
Nabi shallallahu “alaihi wasallam, kemudian beliau memberinya nama Ibrahim dan 
mentahniknya (mengunyahkan kurma kemudian menyuapkan ke mulut bayi) dengan kurma, 
setelah itu beliau mendo'akannya dengan keberkahan, lalu beliau mengembalikannya 
kepadaku." Dan dia (anak tersebut) adalah anak yang paling besar dari anaknya Abu Musa." 


9 0 


AJAG ON EKA Ag PA ASI SN الو ليد‎ CS 
بن‎ 3 - » 
ala sake? Aje SSS AN al E يوم‎ 


57/31. Telah menceritakan kepada kami Abu Al walid telah menceritakan kepada kami 
Za idah telah menceritakan kepada kami Ziyad bin 'Ilagah saya mendengar Al Mughirah bin 
Syu'bah berkata: "Terjadi gerhana pada hari meninggalnya Ibrahim." Di riwayatkan oleh Abu 
Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Memberi nama anak 


GANING يعن سعید ع نا ی هر‎ Pe EA Mn بره‎ Pem a 
رفع‎ TING خبينه عن از هز ی عن سی عن‎ yah Pa 
PE lingil AN NS NG 


FG 


Sia pokana BILA 
گني‎ rona مُصَرَ‎ sn EL SAWANG ena SAN 5 Gala sao; 


A A 
یو سف‎ 


5732. Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim Fadl bin Dukain telah menceritakan 
kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Sa'id dari Abu Hurairah dia berkata, "Tatkala 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengangkat kepala dari ruku', beliau berdo'a: "Ya Allah, 
selamatkanlah Al Walid bin Al Walid dan Salamah bin Hisyam serta 'Ayyasy bin Abu Rabi'ah 
dan golongan yang lemah di Makkah. Ya Allah, timpakanlah kerasnya siksa-Mu kepada 
Mudlar dan jadikanlah siksa-Mu untuk mereka berupa paceklik seperti paceklik yang terjadi 
pada zaman Nabi Yusuf." 


Bab: Memanggil nama kawannya dan namanya kurang 


GE ya Mare ah أو‎ SE NG BAN SIG KAYU Pi KS 


2 
.. d 


Keyla ala sale AN saksa kN PA 
SEN عليه السلا مو ر خم الات وهو‎ ESA, Bb pes 


5733. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin 
Abdurrahman bahwa Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai 'Aisy (sebutan untuk Aisyah), Ini 
adalah Jibril, ia menitipkan salam untukmu." Lalu aku menjawab; "Wa'alaihis salam 
warahmatullah." Aisyah berkata, "Dia (Jibril) melihat sesuatu yang tidak kami lihat." 


NGAEN قِلَابَدَعَنَأَذينرَضِيَ‎ EL AS Sah f Na fesl Bam A 


: MEK AA : العا‎ Je ANE KAS JÊNG Pai كانت‎ 
نْجَشرُوَيَدَكَسَوَقَكَيِالْقَوَاِير‎ CR NG lan 


5734. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas radliallahu 'anhu 
dia berkata: "Ummu Sulaim pernah sakit, sementara Anjasyah yaitu hamba sahaya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengawalnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Wahai Anjasy, pelan-pelanlah kamu kalau mengawal sesuatu yang mudah pecah 
(maksudnya wanita)." 


Bab: Memberi kuniyah sementara belum punya anak 


Ge 


are SERA WII La an Oa 
fáu mé Wi NGA JAG sai KG JÊG ISS الاس خلاو‎ 


s 
ae 


2 


KAT Sa ag Sr gas abas كَانَ يَلْعَبُ‎ IE AA 


ر 2 


3< A ر وو‎ 
Cabai ana 


5735. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Abu At Tayyah dari Anas dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah 
sosok yang paling mulia akhlaknya, aku memiliki saudara yang bernama Abu 'Umair -Perawi 
mengatakan; aku mengira Anas juga berkata; 'Kala itu ia habis disapih."- Dan apabila beliau 
datang, maka beliau akan bertanya: 'Hai Abu Umar, bagaimana kabar si nughair (burung 
pipitnya). Abu Umair memang senang bermain dengannya, dan ketika waktu shalat telah 
tiba, sedangkan beliau masih berada di rumah kami, maka beliau meminta dihamparkan 
tikar dengan menyapu bawahnya dan memercikinya, lalu kami berdiri di belakang beliau, 
dan beliau pun shalat mengimami kami." 


Bab: Kuniyah dengan Abu Turab, sekalipun punya kuniyah lain 


A Z 
g 


aR Ne ia NN اما ءِ عل رضي‎ 
صلا‎ AKA Sama ISI 5اد‎ AU ee dala Ne 
WA ab IA pala al A BALI NA NAMA RISA ala sale 
ABAH As Ab NAN عَلَيَهِوَسَلَم يِمْسَحُ‎ NABA NG 


5736. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman dia berkata; telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dia 
berkata, "Bahwa di antara nama-nama yang paling disukai oleh Ali adalah Abu Turab, dan dia 
lebih suka apabila dipanggil dengan sebutan Abu Turab. Dan tidaklah ia dijuluki Abu Turab 
melainkan suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (mengetahui) bahwa antara dia 
dengan Fathimah ada sedikit permasalahan, lalu dia keluar dan tidur di masjid, ternyata Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam membuntutinya dan hendak menemuinya, lalu beliau bersabda: 
"ini dia sedang berbaring di masjid." Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menemuinya sementara dirinya tengah berbaring hingga banyak debu menempel di 
punggungnya, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam membersihkan debu dari punggungnya 
dan bersabda: "Duduklah wahai Abu Turab." 


NE HE قال ددني‎ KN KAET 5 


x 


Bab: Nama yang paling dimurkai Allah 


A 


Jem BAN NI SE لمانا خم‎ PSA 
INA LSI aa e 


5737. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia 
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sehina-hinanya nama di sisi Allah 
pada hari Kiamat kelak adalah seseorang yang bernama Malikil Amlak (raja diraja)." 


CIA 3 Aa ANENG PENA SA KAA Sis 
AJE Men, A3 SIA NGE a ANA ISA Ke 


ph AE‏ شاهانشاة 


5738. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Abu Az Zinnad dari Al A'raj dari Abu Hurairah secara periwayatan, dia berkata: 
"Sehina-hinanya nama di sisi Allah -Sufyan mengatakan tidak cuma sekali- sehina-hinanya 
nama di sisi Allah adalah seseorang yang bernama Malikil Amalak (raja diraja)." Sufyan 
berkata: yang lain mengatakan: sedangkan tafsirnya adalah syahan syah (sebutan untuk raja 
dari segala raja). 


Bab: Kuniyah orang musyrik 


LA PA A PA A #2 Z 
2 >» ِ> اس و و‎ e R 2 AS وق 22 22 3 ےک 2م‎ EAE N Papa SR 2 


z -‏ 2 
ENG f 9 GA‏ بن > ع a7? d2 3G Meri f Pena wa anga‏ 
محمد بنا ي عَتِيقٍ HE AAS‏ ع وة بن ال جير او اسَامَه بريد رضي الله عنما خير هان 
Pa‏ 4 


8 Di رار‎ a ١ ر 4 ر ع‎ 
بَنَعَبَادَة‎ AA gas ANG pam GAES کب عل جار عليه قطيقه فد‎ Sala hade صل‎ ad gan) 


A 2 GA PA 2 2 l z 2 
A و وکر او وم‎ A 4 9 رما م‎ WA NAN دس‎ Peta, Non NA AN ra کا‎ 
Z 1 

A GA AG TE ANG‏ ا وس 4 Pi 2 INA a3‏ ب + £2 سر 
ا و 2 57 س و PEE Î & ep 2 A 2. NGANA‏ > ث|. 
A29 SSS 3‏ عَبّد اله بآ 351613 الْمَجَلِس أخْلاط من PÉINE sial penak nadi‏ 

z 

[4 A A 2 2 2 

AZ? هو وءر‎ AOL NG 2 5 م‎ 27 21 ara و ولام‎ 2 A » A ار‎ AA 


2 


Ad BERI KANAN sênik BARA KA GAE STIE y 


LA 
- 


HE گان‎ NI MAJALAH ABS ورکیم قر‎ 

BEE AE Kea عليه قال‎ RA, Se A03 5 
IAES کو َو الَو دُحََّی کاو‎ AN 5 ALAN AGAR Sea 
A NGNE سام موم حئی س کئو‎ NGRE 


Z BA A 


Ao sugai aaa SALA عا 5ة قال ر سول اله ص‎ aa كَل عل‎ ó 


2 A -y 2. e 4 53 Sa 132 1 Z 2 f PT 

لله بنا قال GIS‏ کذافقال سَعَد بَنْعْبَادَة ایر سول الله با ی أنْتَاعَفْعَنَهُ 
sý 1‏ 1 وي 5 

A 


iztai 5 دام‎ 221 > 7 a ا ساس‎ 3 PERAN - NN MP 26 2 NA 
Bea a الذي‎ GEA Aa الحكتاب‎ BUTA AN BALA 


Taat < KAN 4 1 WAN AAI a ورو سو و‎ A وين‎ ak ور‎ 
الذي أعطاك شرق بذلكفذلكفعل‎ SL ر الله ذلك‎ US ash MN على 51 30 جو‎ AAN 
2 Pd r Pa wi 


g 
- . 


لها 
لها 


BSA eka AAN IS 2586 Sela MALAM YAN pa AE SSH aa: 

; قَالَ اسَمْتَعَالَ‎ SN 3 يَصْبرو‎ sa AS LAN Ji SS TA gan 
Z رص‎ 2 EA jip De ANG 5 5 A 0 ر و‎ 
لاله‎ AKA الڪ تاب‎ iya 65) وَلَتَسَمَعُنَمِنَالذِينَ أوتُواالحككاب) اَيَو قال‎ 


GA ii PAN Aa AA II Sa ALAN Je‏ سول اا 


4 


TAYANG رَس ول‎ JA as BEM JA من قل من صاديد‎ AN JEN el sale 


MAL 7 Aa هم + ? 0 م‎ NP ا ر و اور ر رر‎ 21 
rs مِنَصَتَادِيدٍ الحكفار‎ 6 JA RALE êsa) gaa ae aLa aE 


621 EA 7 2 


AN Je ANG رسو‎ ga ba Bra Kakang AN AAA Mn Ai 
PAE P Pun 


5739. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami 
Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku Saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad 
bin Abu 'Atiq dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Az Zubair bahwa Usamah bin Zaid radliallahu 
'anhuma telah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah mengendarai seekor keledai, dilengkapi dengan pelana yang terbuat dari kain Fadak, 
sementara Usamah berada di belakang beliau. Beliau pergi untuk menjenguk Sa'ad bin 
'Ubadah di Bani Al Harits bin Al Khazraj; kejadian ini berlangsung sebelum perang Badar. 
Kemudian beliau berangkat hingga melewati suatu majlis, yang di dalamnya terdapat 
'Abdullah bin 'Ubay bin Salul. Itu terjadi sebelum 'Abdullah bin 'Ubay masuk Islam. Di dalam 
majlis itu berkumpul pula orang-orang dari kaum Muslimin, orang-orang Musyrik, para 
penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi. Di kalangan kaum Muslimin terdapat 
'Abdullah bin Rawahah. Ketika majlis tersebut di kepuli oleh debu yang ditimbulkan dari 
hewan tunggangan, 'Abdullah bin 'Ubay langsung menutup hidungnya sambil berkata; "Hei, 
jangan kamu kepuli kami dengan debu." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan 
salam kepada mereka, lalu beliau berhenti, turun dan mengajak mereka kepada Allah 
(memeluk agama Islam) dan membacakan kepada mereka Al Qur'an. Mendengar hal itu 
'Abdullah bin 'Ubay berkata; 'Hei..! apa tak ada yang lebih baik dari yang engkau ucapkan! 
jika itu benar, jangan ganggu di pertemuan kami. Kembalilah! Dan bacakan saja kepada 
orang-orang yang datang kepadamu! ' Mendengar itu 'Abdullah bin Rawahah berkata; 'Ya 
Rasulullah! sampaikan saja kepada kami dalam pertemuan ini, karena kami menyukai hal 
itu.' Maka Kaum Muslimin, orang-orang kafir, dan Yahudi saling mencaci-maki satu sama lain 
hingga hampir saja mereka berkelahi. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak henti-hentinya 
menenangkan mereka hingga mereka semua kembali tenang. Setelah itu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menaiki kembali keledainya dan melanjutkan perjalanan hingga 
sampai di kediaman Sa'ad bin 'Ubadah. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata 
kepada Sa'ad: "Wahai Sa'd, tidakkah engkau mendengar apa yang diucapkan Abu Hubab? ' - 
yang beliau maksudkan adalah 'Abdullah bin 'Ubay- 'Dia telah berkata ini dan itu." 
Mendengar itu Sa'ad bin 'Ubadah berkata: Demi ayahku, maafkan dia wahai Rasulullah dan 
berlapang dadalah kepadanya. Demi dzat yang menurunkan kitab kepada anda, Allah telah 
datang dengan kebenaran yang diturunkan kepada anda. (dahulu) Penduduk telaga ini 
(penduduk Madinah -red) bersepakat untuk memilihnya dan mengangkatnya, namun karena 
kebenaran yang diberikan kepada anda itu muncul, sehingga menghalanginya (Abdullah bin 
Ubay) menjabat sebagai pemimpin, maka seperti itulah perbuatannya sebagaimana yang 
anda lihat." Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memaafkannya, karena itu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya memaafkan orang-orang kafir 
dan para Ahli Kitab sebagaimana yang diperintahkan Allah, dan mereka bersabar terhadap 
gangguan mereka. Allah Ta'ala berfirman: (...kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari 
orang-orang yang diberi Kitab...) QS Ali Imran: 186. dan firman Allah (...Sebahagian besar ahli 
Kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu...) AS Al Bagarah: 109. Dan 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menafsirkan (ayat di atas) suatu prinsip memberikan 
ampunan kepada mereka selama Allah memerintahkannya demikian hingga Allah 
memberikan izin untuk memerangi mereka. Maka ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memerangi mereka dalam Perang Badar dan Allah membinasakan orang-orang 


terkemuka Ouraisy, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya pun 
kembali dengan membawa kemenangan, baik harta ghanimah maupun para tawanan dari 
pembesar-pembesar Ourasy, Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang kafir dari para 
penyembah berhala yang bersamanya berkata: 'Perkara ini (Islam) telah muncul.' Lalu 
mereka berbaiat atas Islam kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, akhirnya mereka 
masuk Islam. 


Z A cE "A3, ا م رمع‎ K Dian 16 
قلعن‎ JA AN KE املك عو‎ ESAI عو‎ MAS Ine دتا می سی‎ 


Pad Pa TA و و‎ x < 2 Z Z 4 a? 
iais aéb كان يحو‎ ahh BAL Lis sang لمطلب قال يار‎ le 3 oke 


r 


a JEANS AN GEN A biag bani saga قال‎ 


5740. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Abdullah bin Al Harits bin 
Naufal dari Abbas bin Abdul Mutthalib dia berkata; "Wahai Rasulullah, apakah anda dapat 
memberi manfa'at kepada Abu Thalib, karena dia telah mengasuhmu dan terkadang marah 
(untuk memberikan pembelaan) kepadamu." Beliau menjawab; "Ya. ia berada di bagian 
neraka yang dangkal, dan kalaulah bukan karena diriku, niscaya berada di dasar neraka." 


Bab: Bahasa klise (sindiran) bukan berarti kebohongan 
و‎ ka aÁ صل‎ SAN عراس بن مالك قال‎ Ce PRA LIA UEA EN EN CEK 
Ge gas صل الله‎ (gal J 23 حد دم حد شعبه عن بت الب في عن انس بن‎ 


Peka en anu NILA -‏ ی NP‏ للست 
NA‏ لهُفْحَدا Jl ol‏ ل صل الله PIA IL jai > jne hade‏ 


5741. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
dalam berada di suatu perjalanan, dan di kawal oleh seorang pengawal, lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Pelan-pelanlah wahai Anjasyah jika mengawal para wanita." 

22 و م ¢ La‏ 0 4 7 7% 


As و عه م‎ Ra api 46 TG, 79 a r 
A E a NS ERA 


- 2 Tas 
3G ور‎ AAL و‎ La ار 54 ا ا لاه رار ور ود‎ Wa BAE 
صل الله‎ GAN JW AAS يدو بن يقال له‎ A أ لبي صل اللَهَعَلَيّهِوَسَلمْ‎ 
رص‎ “5 A رص ان‎ 
» رر‎ Ta. AL pra جا‎ KING NGA Pig 54 > 


5742. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Tsabit dari Anas dan Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah dalam suatu perjalanan, sementara seorang hamba 
sahayanya bernama Anjasyah mengawal para wanita, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Pelan-pelanlah wahai Anjasyah, karena kamu tengah mengawal sesuatu yang 
mudah pecah." Abu Oilabah mengatakan: maksudnya adalah (mengawal) para wanita." 


Aan NG KA PN BEA GE al AS 
GIA Aa park DIAN Agan 4 گان‎ ENI a pala 
صَعَفَةَالِيْسَاءِ‎ MG a Be SAS 


5743. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Habban telah 
menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah telah 
menceritakan kepada kami Anas bin Malik dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memiliki seorang pengawal yang bernama Anjasyah, dan beliau adalah sosok yang suaranya 
merdu, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Pelan-pelanlah wahai 
Anjasyah, janganlah kamu memecahkan sesuatu yang mudah pecah (wanita)." Qatadah 
mengatakan: Maksudnya adalah wanita, karena lemahnya diri mereka." 


Ge 


S A‏ “يهار درل 2 A ANG NG 2 2 KA LANG KO Qal Aa‏ ر ک۶ 
E PRAILE JENG GN ra SE Adaa‏ 

Aa 5‏ كال NG <I‏ م ور ایر 
فر PAR Ih ANN PA Ag SeS‏ سالا ي طلحةفقال مار aa 56) Sei‏ 


5744. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah dia berkata: telah menceritakan kepadaku Oatadah dari Anas bin Malik dia 
berkata: "Suatu ketika di Madinah dikejutkan oleh suatu suara, maka Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam langsung naik kuda milik Abu Thalhah, lalu beliau bersabda: "Kami tidak 
melihat suatu yang mengejutkan, yang kami dapati hanya seekor kuda yang berlari 
kencang." 


A 


Bab: Ucapan 'Nggak ada apa-apanya" dengan maksud tidak benar 


AA ANA A و‎ 2 MEA, 7م‎ ba pan 2 AH CO jaksa وام دو‎ A 


Pad GA A 5 4 A PING AA - ALA 2z A e2 
اسر سول الله ص الله لە عو وِوَسَلَمَعَنَا الحكهان فقال‎ Gi HE Par, 
= 


PA س‎ 


KE 5353 aan 2 225 ABANG 5 SERIE: sa AN Ia yan E 
BE Gan iaiia AN As aga سُو لاله صل‎ SIBER 


22 7 ا‎ IA 
KI laa A galba E Nan] ol 
5745. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami Makhlad bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, Ibnu Syihab berkata; 
telah mengabarkan kepadaku Yahya bin 'Urwah bahwa dia mendengar Urwah berkata, 
Aisyah berkata; "Orang-orang bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengenai paranormal (dukun), maka beliau bersabda kepada mereka: "Sesungguhnya 
mereka tidak (mengetahui) apa-apa." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, terkadang 
pembicaraan mereka benar." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Ucapan yang benar itu adalah hasil curian jin, kemudian ia perdengarkan ke telinga para 
wali-walinya sebagaimana ayam betina bersuara, kemudian mereka menambah-nambahi 
dengan seratus kebohongan." 


N 


Bab: Mendongakkan pandangan kearah langit 


ANEH FAAET GANAS Kn ا‎ 
و‎ S3 Pa 2. La o AR PANET i 


| CAN En 2 A 


08 0 PARA ab gobak 24175 
4 e 0 
ga 


5746. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata; saya mendengar Abu Salamah bin 
Abdurrahman berkata: telah mengabarkan kepadaku Jabir bin Abdullah bahwa dia 
mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Kemudian wahyu terhenti 
dariku, ketika aku berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, aku langsung 
memandang ke arah langit, ternyata malaikat yang datang kepadaku ketika di go'a hira' 
tengah duduk di atas kursi antara langit dan bumi." 


Paya Pa A‏ ي كع کر MEA‏ رضي اله 
AN ga a NG‏ الَمُعَلَيَهوَمَ NG TAI‏ 


xÍ 


AÍ San apn ena 
ASI) 


a 


5747. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Syarik dari Kuraib dari Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; "Aku pernah bermalam di rumah Maimunah, 
sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di sisinya, tatkala di sepertiga malam 
terakhir atau sebagian malam, beliau duduk dan memandang ke arah langit sambil 
membaca: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." QS Ali Imran; 190. 


Bab: Menancapkan tongkat di air dan tanah 
Da RE GA SIA 3 Ain A FA PETA RE R AAEE 
2*8 A - 3 zig ZA او‎ 
لْمَ عو ديصرب به‎ MANA Kosan alan بط‎ baal Galah 
Eh 5007 BA GLS ek لطن جاءر‎ 3 
Peranan SNI AN a SNP ISU 753 و‎ LB بُو بكر‎ = 


r 


SEA ENI E ANG LAN Sana Laki 


NGING EL ANE NN تكو‎ Wet 
RA 


5748. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Utsman bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami Abu Utsman dari Abu Musa bahwa 
dia pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di suatu kebun di antara kebun- 
kebun yang ada di Madinah, ketika itu beliau tengah membawa dahan dan memukul- 
mukulkan antara air dan tanah, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta izin, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukakanlah dan berilah kabar gembira kepadanya 
dengan surga". Maka aku pergi, ternyata laki-laki itu adalah Abu Bakr, lalu aku pun 
membukakan pintu untuknya dan kusampaikan kabar gembira dengan surga. Kemudian 
datang lagi laki-laki lain meminta dibukakan pintu, maka beliau bersabda: "Bukakanlah dan 
sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga." Ternyata dia adalah Umar, maka aku 
membukakan pintu dan aku sampaikan kabar gembira dengan surga. Kemudian datang lagi 
laki-laki lain meminta dibukakan pintu, ketika itu beliau tengah berbaring, kemudian beliau 
duduk dan bersabda: "Bukakanlah dan sampaikan kabar gembira kepadanya dengan surga 
atas ujian yang menimpanya atau yang akan menimpanya." Lalu aku beranjak pergi, ternyata 
laki-laki itu adalah 'Utsman lalu aku berdiri dan membukakan pintu untuknya, dan 
menyampaikan kepadanya kabar gembira dengan surga serta memberitahukan sebagaimana 
yang di sabdakan beliau. 'Utsman lalu berkata; "Allah sajalah dzat yang dimintai 
pertolongan-Nya." 


Bab: Seseorang menancapkan sesuatu di tanah 


DESA ر عَنسَعْدِ بن‎ paia OAA E عَنْسْعَبَة‎ GE NA SAS Aa DAS Sis 
Se tk Mn yang لش عن‎ An 


IM 
TPA A w w: 


sei Pa ENÉ AS Aa ep مو قلس‎ ES 
SIM ANG [كَأَمَامَنَأَعْطَّى‎ 3 sn KO dang 


5749. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu 'Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dan Manshur dari Sa'd bin 'Ubaidah dari Abu 
Abdurrahman As Sulami dari Ali radliallahu 'anhu dia berkata: "Kami pernah pergi bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di suatu Jenazah, kemudian beliau mengambil ranting yang 
ada di atas tanah dan bersabda: "Tidaklah seorangpun di antara kalian kecuali telah ditulis 
tempatnya, di neraka atau di syurga." Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, kalau begitu kita 
bertawakkal saja." Beliau bersabda: "Beramallah! Karena semuanya akan dimudahkan. 
(Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa)." OS Al Lail: 5. 


Bab: Takbir dan tasbih ketika kagum 


A z 


KA a IAI na SE PN شيب‎ A Ng KAYU pi 


PANAI PN Sel ANA ALAN en TE ka AA Jo LA قلت اسْتيْقَط‎ 


a 


IE i EN Ika HAL, EA ید به اروا‎ A diees AA 


- 


MEA) Sala‏ عَنْعْمَرَ BASA Is sale AN AAA‏ قال لقتال 


N 


A 


5750. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri telah menceritakan kepadaku Hindun binti Al Harits bahwa Ummu 
Salamah radliallahu 'anha berkata; "Tiba-tiba Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terbangun, 
lalu beliau mengucapkan: "Subhanallah, perbendaharaan apa lagi yang Allah turunkan? Dan 
fitnah apa lagi yang Allah turunkan? Siapa yang mau membangunkan penghuni kamar-kamar 
-maksudnya isterinya- untuk menegakkan shalat? Betapa banyak orang berpakaian di dunia 
namun di akherat telanjang." Ibnu Abu Tsaur berkata; dari Ibnu Abbas dari Umar dia berkata; 
saya bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Apakah anda mentalak isteri anda?" 
beliau menjawab: "Tidak." Maka saya berkata; "Allahu Akbar." 


z é ESA DAA Benar TA حو‎ GE NE BUG fah PG. 


2 2 


MEN Je حي رَو‎ ASN AN AE MSN Ega مُحَمَدِ ب ِا ي‎ 
Agan Ig Hana A KE 
NAIA KAA PELAN yaa SLS ES SENG: ABA JAYA b KARI UA ابر‎ TA 
MEN age SIARAN a CGI | LEN kas 
WIB Adaa : LN SM si D 
ATIR SENG gê 25 di يوسم عل رِسْلِكُمَاإِتّمَاهِيَ‎ Tar سول الله ص ال5‎ 
ES FERE SAN osag PENANG NU, EA p 


5751. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Isma'il 
dia berkata; telah menceritakan kepadaku Saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad bin Abu 
'Atiq dari Ibnu Syihab dari Ali bin Al Hasan bahwa Shafiyah binti Huyay isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam telah mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah datang mengunjungi 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam saat beliau tengah beri'tikaf di Masjid pada sepuluh 
hari terakhir bulan Ramadlan. Lalu dia berbincang-bincang dengan Nabi hingga menjelang 
Isya', setelah itu dia beranjak untuk kembali pulang, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
ikut pergi bersamanya hingga ketika sampai agak jauh dari pintu masjid dan dekat rumah 


Ummu Salamah, istri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, dua orang laki-laki kaum Anshar lewat 
dan keduanya memberi salam kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian 
bergegas pergi. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada keduanya: 
"Kenapa terburu-buru? sesungguhnya dia adalah Shafiyah binti Huyay." Kedua orang itu 
berkata: "Maha suci Allah, wahai Rasulullah." Maka dengan ucapan dua orang tersebut, 
beliau jadi tercengang. (sabdanya): "Sesungguhnya syetan masuk kepada manusia lewat 
aliran darah dan aku khawatir bila syetan telah membisikkan sesuatu dalam hati kalian 
berdua." 


Bab: Larangan melempar hanya dengan dua jari 


ر اک ر ا ر و ر ارا دور 2 MAYA FEP‏ ورد 7 575 4 A‏ 
حَدثتا ادَمُحَدتْنَاشْعَبَة Sar SSS ie iai‏ ع ئو ل Hajah an‏ 


B3 BIKE KAN JS VAN َال‎ yT Pars BIAN AA 
LAN AN Tika 


5752. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Oatadah dia berkata: saya mendengar 'Ugbah bin Shahban Al Azdi bercerita dari Abdullah 
bin Mughaffal Al Muzanni dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang melempar 
(berburu binatang dengan melempar batu). Lalu beliau bersabda: "Karena hal itu tidak akan 
mematikan buruan dan tidak pula mengalahkan musuh, akan tetapi hal itu hanya bisa 
mematahkan gigi dan membutakan mata." 


Bab: Memuji Allah ketika bersin 


IM 


HE SA SAS SE‏ مالك رضی الع قال عطس 


AONI 


Mai قي‎ AI 2135 Be Pa KE TA WE PAT EA التي صل‎ Ke A3 


pi 
a 2 


وَهَدَالَميَحَمَدَالَه 


5753. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada 
kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Anas bin Malik radliallahu "anhu 
dia berkata: "Dua orang laki-laki tengah bersin di dekat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu 
beliau mendo'akan yang satu dan membiarkan yang lain, maka ditanyakan kepada beliau, 
beliau pun menjawab: "Orang ini memuji Allah, (maka aku mendo'akannya) dan yang ini 
tidak memuji Allah." 


Bab: Mendoakan orang yang bersin 


کد وو نن حر Kera‏ عتم sasa‏ 


NG 


LA 
- 


P ANG pan w At NGABA E LAN Ma sasa 
A? Pa رو‎ GM BATAN - PL 2\2 PAA PA 4 
SA 5 Ni SANA P a الم ريض و اتبا ع‎ 


A 


LAN 


T ls AN َب‎ / Se قا‎ NGENAL g L 2-2 انا عن‎ WA) 


Ag aan 
5754. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Asy'ats bin Sulaim dia berkata; saya mendengar Mu'awiyah bin Suwaid bin 
Muqarrin dari Al Barra’ radliallahu 'anhu dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang tujuh perkara, beliau memerintahkan 
menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendo'akan orang yang bersin, memenuhi 
undangan, menjawab salam dan menolong orang yang terzhalimi serta melaksanakan 
sumpah, dan beliau melarang tujuh perkara, yaitu; mengenakan cincin emas, atau bersabda; 
kalung emas, mengenakan sutera, dibaj (sejenis sutera), Sundus (kain yang terbuat dari 
sutera) dan mayasir (mantel yang bertutup kepala yang terbuat dari sutera)." 


Bab: Bersin disukai, menguap dimakruhkan 


E E اننا ي زفي‎ A Kas TEGA 


A 


w 


Gb Nas KAWA Sa 53 ALANÉ beb eia AAN صل‎ AN عَنْدعَنَ‎ SL 
jus Lu SORE SBL ENG a elus JS IE 


وو 
3 حك مته الشيّطان 


اع 
١‏ 
¥ 


A 


5755. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Iyas telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi'b telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Magburi dari Ayahnya dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah menyukai 
bersin, dan membenci menguap, apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah ia 
memuji Allah, dan kewajiban seorang muslim yang mendengarnya untuk mendo'akan, 
sedangkan menguap datangnya dari syetan, hendaknya ia menahan semampunya, jika ia 
sampai mengucapkan haaah, maka syetan akan tertawa karenanya." 


Bab: Jika bersin, bagaimana mendoakan 


ae AE AA Sg 33 AAS Jae EN SEMU SAS 


2 وه 


Kran SAN JASA jaka IG a Para AN aa BELA 33 A33 
Spa FAN د يڪم‎ AN مك‎ SA اله قدا قال‎ SLR لها واو صا حب یر‎ 


5756. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Abu Salamah telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Abu 
Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Ababila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya ia mengucapkan "AI 
Hamdulillah" sedangkan saudaranya atau temannya hendaklah mengucapkan 
"Yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu), dan hendaknya ia membalas, "Yahdikumullah 
wa yushlih baalakum (semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu)." 


Bab: Tidak mendoakan orang yang bersin jika tidak memuji Allah 
0 اله‎ ee LIS LAN TAYA GA CEK Pesan Aa ai tas WS 
AEN ERES suhe óa SAE aa F 
MEAE Sa BAS Ani 


5757. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyasy telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sulaiman At Taimi dia berkata; saya mendengar 
Anas radliallahu "anhu berkata: "Dua orang laki-laki sedang bersin di dekat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu beliau mendo'akan yang satu dan membiarkan yang lain, maka laki-laki 
(yang tidak dido'akan) berkata: "Wahai Rasulullah, kenapa anda mendo'akan yang ini, 
namun tidak mendo'akanku?" beliau menjawab: "Sesungguhnya orang ini memuji Allah, 
sedangkan kamu tidak memujinya (ketika bersin)." 


Bab: Jika menguap, letakkan tangan di mulut 


A 7 رو ان 0 ¢ 4ر‎ a ags وہ‎ A 
يهر 12553 لنب صل‎ iy بيه‎ IK E لمقبر‎ an £ p Sgio 55 5 gét si é 25 > 
- Z f PA Aa 2 PANA 3 4 4 
Lei Wa 13 کو‎ sÍ 4 ANE 8 Ne 55 ا‎ Icos ار و‎ Aje AE MEH 


< 4 


2 اخ 0 و‎ 0 03 A 5 TA 4G GT AP Pa 0 سید‎ Lag 2 
AA AA Ta KANAKA NG Ka B 
حك مِنَّهُالشَيَطانٌ‎ SAB SA ai Lena فلو‎ 


5758. Telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abu Dzi b dari Sa'id Al Magburi dari Ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap, 
apabila salah seorang dari kalian bersin, lalu memuji Allah, maka kewajiban setiap muslim 
yang mendengarnya untuk mengucapkan: "Yarhamukallah (semoga Allah merahmatimu), 
sedangkan menguap datangnya dari syetan, dan apabila salah seorang dari kalian menguap, 
hendaknya ia menahan semampunya, karena jika salah seorang menguap, maka syetan 
tertawa karenanya." 


Kitab: Meminta Izin 


Bab: Memulai salam 


4 ر‎ Ns وريد‎ A ےو‎ blaz م وروم‎ NG ےار 22 2 200 رود‎ 
صل الله‎ gadi عن همام عَنا ي هر‎ Para BO NÊNGAH PARI GE SAS 
OR PE عدي( عدي واد‎ GG A A A MP NE EE ره‎ 
ISI عَكَيَهِوَسَلَمْقَالَحَلَقَ اللَهآدَمَعَلَصُورَتِهِطُولةسِتُونَذْرَاعَاقَلَمَاحَلَقَهُكَالَاذْهَبَكْسَلِم عَلَ‎ 


A 


LAILA TN نك قال‎ PESAN PS apak NG PES من‎ A 
KP SAT و‎ LLa AAA” EAE )ماه تر ماه ر ا و‎ LANG LG Aa 
صو رَةَآكَمَهَلَم يَرَلُ‎ SEKEN مَنَيَدَخْل‎ JAN ققالوا السَّلَامْعَلَيَكَوَرَحَمَهَاللَهِقَرَادُومُوَرَحمَه‎ 

PA sa, 3 A, 222 
IN بَعَدحَتَى‎ ARIS 

5759. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'far telah menceritakan kepada kami 

Abdurrazzag dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi 

wasallam beliau bersabda: "Telah Allah cipta Adam dengan semua ciri fisiknya, tingginya 

enam puluh hasta. Selesai Allah menciptanya, Allah berfirman "Sana pergi, dan ucapkanlah 
salam kepada malaikat yang duduk itu, dan dengarkan baik-baik bacaan salam mereka 
kepadamu, sebab itu sebagai salam penghormatanmu dan juga anak cucu keturunanmu." 

Adam mengucapkan "Assalamu'alaikum". Para malaikat menjawab "Assalamu'alaika 

warohmatullah." Dan mereka menambahnya lagi dengan "Wabarokaatuh." Maka siapapun 

yang masuk surga, ciri fisiknya seperti Adam (tingginya enam puluh hasta), namun manusia 
semenjak jaman Adam, tingginya semakin berkurang hingga sekarang. 


Bab: Firman Allah "Jangan kalian masuk rumah" 


2 1 2 4 عل P A‏ وام P P‏ 58 و 5 Pn.‏ وام 
RENANG AN NA‏ ری قال لخي An‏ وسار SAN A‏ 


04 Tan س 0 س هي‎ Ñ 0 س و‎ 
حَلْفَهُ‎ PA 3 AE Jasad Nk a AE ر سول الله صل‎ 33 NISSAN عَبَّاسرَضِيَ‎ 
2 A 4 7 4 D Z A > <? 2 - 
HE EN AAN AS LAN Care 3 NE SIANG Gank en 
ر‎ 2 7 A ور هو‎ 01 1 A 4 4 2 18 2 & ام‎ 2 7 
WA) kat AAN Galah sa LAN رسو ل ال صل‎ PAS Kan AA وَ‎ 


x 4 


24 Roe gi 04 A Bg 23 2 Pa P LAA j - 
Pera 2553 القضل‎ Sela halei التب صل‎ ENG SA 
pe - 7 2 ب‎ 
< - 2 - 2 GK >27 دشري‎ az a Lc و‎ AI سے‎ 2 23 
gés Bike aa Beria ea jai 
A, z 
red عَنه ن نحم عه‎ añs ل > ڌفهل‎ JÊG ب سَتطيعٌ نيتو‎ A 


5760. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Yasar telah 
mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; "Pada hari 
ledul Kurban, Al Fadlu bin Abbas pernah membonceng Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
dibelakang hewan tunggangannya, Al Fadl adalah orang yang cakap wajahnya, lalu Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam berhenti sejenak untuk memberi fatwa di hadapan orang-orang, 
ternyata ada seorang wanita berwajah cantik dari Kaitsam datang kepada Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam untuk meminta fatwa, segera Al Fadlu memandang wanita 
tersebut, ia merasa heran dengan kecantikannya, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menoleh ke arah Al Fadl, dia masih saja memandangi wanita tersebut, akhirnya beliau 
memutar tangan ke arah belakang dan memegang dagu Al Fadl serta memalingkan wajahnya 
ke arah lain. Wanita tersebut bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah 
mewajibkan ibadah haji kepada para hamba-Nya, sementara ayahku baru mampu 
melaksanakan haji saat dia telah lanjut usia hingga menyebabkan ia tidak mampu naik 
kendaraan. Apakah saya boleh berhaji untuknya?" beliau menjawab: "Ya." 


kedek 


KAA pera PE AE Á حَدَتْمَاعَبَدَاللّه‎ 


z 5 


سَعِيِدٍ 566 KA Kai PAHA! MAPAN CL Gg‏ س بالط گات قاو ايا 


P 


LA 


Las Gak ba JAN ska KG MANGAN IEEE san ANG َو‎ 


A 


SELANG ia AN 5 ai عص‎ NANG يق يرسو‎ PNS 


KÍ 


A 


5761. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami Abu 'Amir telah menceritakan kepada kami Zuhair dari Zaid bin Aslam dari 'Atha` bin 
Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Mereka (para sahabat) berkata; 
"Wahai Rasulullah, Itu kebiasaan kami yang sudah biasa kami lakukan karena itu menjadi 
majelis tempat kami untuk bercakap-cakap." Beliau bersabda: "Jika kalian tidak mau 
meninggalkan majelis seperti itu maka tunaikanlah hak jalan tersebut." Mereka bertanya: 
"Apa hak jalan itu?" Beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, menyingkirkan halangan, 
menjawab salam dan amar ma'ruf nahi munkar." 


Bab: Assalam adalah salah satu nama Allah 


ÁK ÉS Pa Sa NG Jai CAN Ci عم ب حفص‎ CN 
Ts {z 2 T- Tg Pa Tag Tt {z kN TING و‎ 3 4 PA 
TE Are a e جا قلا لخلا‎ Sea a 


JUNI بو‎ MAF la sala ا‎ UAS AAN 


Meta SAN ALA YAH; SAES EA 


KA WANGAN GAYA LAN l Ge عل‎ e KA ENSE بر‎ GR 
a وَعَل‎ 


A 


م ت - 


Pn رر‎ AA مور ع2 03 لام > ا و‎ D EAA 
م‎ an CEEE EIRAN Miia iiag 


5762. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata, telah menceritakan 
kepadaku Syagig dari Abdullah dia berkata: "Ketika kami membaca shalawat di belakang 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka kami mengucapkan: "ASSALAAMU 'ALALLAHI OABLA 
'IBAADIHI, ASSALAAMU 'ALAA JIBRIIL, ASSSALAAMU 'ALAA MIKAA`IIL, ASSALAAMU 'ALAA 
FULAAN WA FULAAN (Semoga keselamatan terlimpahkan kepada Allah, semoga 
keselamatan terlimpah kepada Jibril, Mika'il, kepada fulan dan fulan)." Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam selesai melaksanakan shalat, beliau menghadapkan wajahnya 
kepada kami dan bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah As salam, apabila salah seorang dari 
kalian duduk dalam shalat (tahiyyat), hendaknya mengucapkan: "AT-TAHIYYATUT LILLAHI 
WASH-SHALAWAATU WATH-THAYYIBAATU, ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHAN-NABIYYU WA 
RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, ASSALAAMU 'ALAINAA WA 'ALA 'IBAADILLAAHISH 
SHAALIHIIN, (penghormatan, rahmat dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, 
rahmat, dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai Nabi. Keselamatan juga semoga ada 
pada hamba-hamba Allah yang shalih. Sesungguhnya jika ia mengucapkannya, maka hal itu 
sudah mencakup seluruh hamba-hamba yang shalih baik di langit maupun di bumi, lalu 
melanjutkan: "ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 
'ABDUHU WA RASUULUH (Aku bersaksi bahwa tiada Dzat yang berhak disembah selain Allah, 
dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya)." Setelah itu ia boleh memilih do'a yang ia 
kehendaki." 


Bab: Yang sedikit memberi salamn kepada yang lebih banyak 


PERASAAN و‎ SALA ا عدا ا‎ NENGA) Pa NASA Lena 


r WA < ل | اسن ص‎ Z Nz G EET fAs z 
SRA We a SEA Je GS 
KA 


p ye 


5763. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abu Al Hasan telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam 
bin Munabbih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Hendaknya yang muda memberi salam kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, 
dan (rombongan) yang sedikit kepada (rombongan) yang banyak." 


Bab: Yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan 


67 


حَدَكْنِى Aa‏ سلام ا خم امد KA PLN‏ خرن Sid PEKI‏ 

NAN TL 4 Kp ag at DA سے‎ 2 Pn ban As A 27 2 2 
ILANA ala ga BSN AN 
3 ور ور و م هم‎ 7 2 
KA EA sae EN, 


5764. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami 
Makhlad telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan 
kepadaku Ziyad bahwa dia mendengar Tsabit bekas budak Abdurrahman bin Zaid, bahwa dia 
mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 


"Hendaknya orang yang berkendara memberi salam kepada yang berjalan, dan yang berjalan 
memberi salam kepada yang duduk dan (rombongan) yang sedikit kepada (rombongan) yang 
banyak." 


Bab: Yang berjalan memberi salam kepada yang duduk 


PE INA NAN il 3g TNI GAS AH ea AN Guna) JAN 


r AG IM 


Sa áno Da KE Ge siri BEN NE IA 
KAN Ji JANG AN GE AI EA 


5765. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami 
Rauh bin 'Ubadah telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku Ziyad bahwa Tsabit telah mengabarkan kepadanya -dia adalah bekas 
budak Abdurrahman bin Zaid- dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam beliau bersabda: "Hendaknya orang yang berkendaraan memberi salam 
kepada yang berjalan, dan yang berjalan kepada yang duduk dan (rombongan) yang sedikit 
kepada (rombongan) yang banyak." 


Bab: Menyebarluaskan salam 
bêngi Pan JE EN SEA pe GAN يو‎ PSA KB SAS 
يض‎ Aa gala pal ول امم ده اة‎ MAN برضي‎ Mena 
AAA se Ab الصَّعِيفِ وَعَوْ‎ pa abenan EA واا ع‎ 
SALAH AAA AN اقم و تھی‎ 
57 GANGA see 


5766. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Asy Syaibani dari Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa' dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Mugarrin dari Al 
Barra’ bin 'Azib radliallahu 'anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan kami tujuh perkara yaitu: menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, 
mendo'akan orang yang bersin, menolong yang lemah, menolong orang yang terzhalimi, 
menebarkan salam dan menunaikan sumpah, dan beliau juga melarang minum dari bejana 
yang terbuat dari perak, mengenakan cincin emas, menaiki sekedup yang ditutupi dengan 
kain sutera, mengenakan kain sutera, dibaj, Oasiy dan Istabrag (sejenis kain sutera)." 


Bab: Mengucapkan salam baik kepada kenalan ataukah tidak 


s% 22 2 pap 2 AI ka 22 - SA 1 2 AA APPELA 
SEE NE نال حَدثنِي يَِيدعَنَ أب الخير عن‎ TAN eka a gen ANE CSS 


2 12 g 
2 ai A 


5 س JENENGE an IG‏ مَنْعَرَفتَ 


SEA عَم‎ 


5767. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dia berkata: telah menceritakan kepadaku Yazid dari Abu Al Khair dari Abdullah bin 
'Amru bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Islam 
bagaimanakah yang baik?" beliau menjawab: "Kamu memberi makan, menebarkan salam 
baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal." 


BD MAA TA ACSS Á WA Ha حد‎ 
|í% ahoi SEN مسج جر‎ elan jat تیر گم اللا‎ PA aa SL 
AÉ (reny rta A AN AA TA PK Ap N NEK دهد او کو‎ 


5768. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri dari 'Atha bin Yazid Al Laitsi dari Abu Ayyub radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam beliau bersabda: "Tidak halal seorang muslim mendiamkan 
saudaranya lebih dari tiga hari, jika bertemu saling menjauhkan, dan yang paling baik di 
antara keduanya adalah yang memulai salam." Sufyan menyebutkan, bahwa dia mendengar 
Zuhri hingga tiga kali." 


Bab: Ayat hijab 


Ws? Sar ANEMIA هپ‎ AN an حي ر‎ as 


Me Ae و عله‎ ÁN oá Ja piai AA é أنه‎ 


PERPA قر گار‎ ida كُنث أغلع الجا‎ PIN Ft laa AF- 
AE 07 HA peti neka sale NAFS 2? A kew IAIN JANG YA 
j E. R5 91 oa TERURA Bera PAN a gah eN 


SEE la se La‏ لّمحت فقا AN gen‏ عَلَيْووَسَلَم فَكْرَجَوَحَرَجَتُ مَعَهُ 
Te‏ رسو ل ال صل Sen AA‏ حْجْرَةِعَايشَةه 
Da‏ سول ket‏ الله عليه A PAK AREE‏ جَعَوَرَجَعْتُ مَعَدُحَنَّى Nb jh‏ 


7 A 


Ka عَكَبهَ‎ ily وَسَلَْمَ وَرَجَعْتَمَعَهُحَنَّى‎ 20 MEN Jo NG AAS Pa جلوس لم‎ 


A 


NG 1‏ رر دو 7 MA or‏ ر A‏ ر 57 موب 
L3‏ | قَدّحَرَجُوَافَرَجَمَ وَرَجَعْتُ CN EA AAN 51,3 PN‏ 


N 


VAa 


A 


5769. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
tiba di Madinah ia masih berusia sepuluh tahun. (la mengkisahkan); Maka aku menjadi 
pelayan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sepuluh tahun semasa hayat beliau. 
Dan akulah orang yang paling mengerti tentang hijab ketika perintah itu diturunkan, Ubay 
bin Ka'b juga pernah bertanya kepadaku tentang hal itu. Perintah itu pertama kali turun di 
waktu pernikahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsyi. Saat itu 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tengah mengadakan pesta walimah, beliau 
mengundang orang-orang dan mereka pun menikmati makanan yang dihidangkan. Setelah 
itu, mereka pun keluar pergi, kecuali beberapa orang yang masih tetap berada di sisi 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mereka sengaja memperlama duduk di situ. Maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun beranjak dan keluar, lalu aku pun ikut keluar 
bersama beliau agar orang-orang itu juga ikut keluar. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam berjalan, dan aku juga ikut berjalan hingga sampai di ambang pintu rumah Aisyah. 
Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengira, bahwa mereka yang duduk tadi telah 
keluar, maka beliau kembali lagi dan aku juga ikut kembali hingga beliau sampai di tempat 
Zainab, ternyata orang-orang itu masih ada di tempat semula dan belum beranjak pergi. 
Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun kembali lagi dan aku juga ikut kembali 
bersamanya, ketika sampai di ambang pintu Aisyah, beliau menduga bahwa mereka pasti 
sudah pergi, maka beliau kembali lagi dan aku juga ikut kembali bersama beliau, ternyata 
orang-orang itu telah beranjak pergi, lalu turunlah ayat hijab hingga beliau meletakkan 
pembatas antara aku dan beliau." 


Z 7 عو‎ 4 


(3 MAYA SA Asu PASI Sai Sa ng AI as 
HE A Kan BASA ALA A aki pái لم ريد يِنَب دَحَلَ‎ A WIL 


a gagah NN AAN yan الْقَوَموَكَعَدَ بي‎ aé A a Has 
$s PETRETO Aó P AS Aa AN جَاءَليد‎ 


24 - 
RK 


AA 2 KANTA 9423 9 ا ع مه‎ 2 54 
PEGAN MA JS NGAYA بَيّنى‎ gd Kai 5 
dalang Jen Fang P EE AKÍ IS 3 
A WENG, A 52 PA 
وَهوَّيْريدآنَيقوموا‎ 
5770. Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamar, Ayahku berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mijlaz dari Anas radliallahu 
'anhu dia berkata; "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikah dengan Zainab, orang- 


orang (tamu undangan) pun berdatangan dan menikmati hindangan, kemudian mereka 
duduk dan berbincang-bincang. Lalu beliau merubah posisi seakan-akan ingin berdiri, namun 


orang-orang tidak juga berdiri, tatkala beliau mengetahui hal itu, maka beliau berdiri dan 
orang-orang pun ikut berdiri. Tinggal beberapa orang yang masih tetap, sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam datang dan hendak masuk ke kamar Zainab, namun orang-orang 
masih tetap duduk-duduk, setelah itu mereka berdiri dan beranjak pergi, lalu saya 
mengabarkan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian beliau masuk dan 
saya mengikuti beliau masuk, lalu beliau menurunkan kain tirainya antara saya dengan 
beliau. Ternyata Allah Ta'ala menurunkan (ayat) Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
kalian masuk ke rumah Nabi...OS Al Ahzab; 53 Abu Abdullah mengatakan, "Dalam perintah 
tersebut terdapat hukum fikih, bahwa beliau tidak mengizinkan mereka (para sahabat) 
ketika beliau berdiri dan keluar, dan juga ketika beliau merubah posisi seakan-akan hendak 
berdiri, menandakan bahwa beliau menghendaki mereka (para sahabat) keluar." 


A رو ےھ‎ FANS la 2 يه‎ 22 1 karki, سروم وام رام‎ 2 ANI a AA 
عرو ةن‎ GAN | ابن شهاب قال‎ Elg Era 


P. 


A 2 0 K S 2 4 0 w 0 w 2 w ve e کر‎ 
يُقول‎ MSI an Spia Sea صل‎ 4 SISA أَنَّعَايسَهَرَضِيَ‎ 3 


SE ANN NOS ENG TE SANA 


pr ai 14 


PA Z 7 م 5 7 و‎ 2r ba eA 
a ANSTA 2 2 rls AT heor 22 ماه | وس + “هر‎ 2 a? 72 ر‎ 
2 ac Un < ak pbi ALIS GARA Eis PALA Par CN إلى ليل قبل‎ GA AS kad 


A 


Aa Pe 2 x 
1 


Pe 
z < 2 47 2 NA Lai 
COLA JH LEL ب الطاب و هو في الْمَجُلِسفقَالَعَفتكِ يَاسَو دة حر‎ 
بهالحجاب‎ 


5771. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Ya'gub bin 
Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Shalih dari Ibnu Syihab dia berkata: 
telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az Zubair bahwa Aisyah radliallahu 'anha isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Umar bin Khatthab pernah berkata kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam: "Tolong, perintahkanlah para isteri anda untuk berhijab." Aisyah 
melanjutkan: "Namun beliau tidak melakukannya, sedangkan isteri-isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam juga biasa keluar pada malam hari ke tempat untuk buang hajat. Maka isteri 
beliau, Saudah binti Zam'ah keluar, ia adalah wanita yang berpostur tinggi, lalu 'Umar bin 
Khatthab melihatnya ketika ia berada di Majlis, katanya: 'Hai Saudah! Kami mengenalimu! ' 
'Sesungguhnya 'Umar menegurnya hanya karena dia ingin semoga ayat hijab segera turun. 
Kata 'Aisyah: "Memang, tidak lama kemudian Allah 'azza wajalla menurunkan ayat hijab." 


Bab: Meminta ijin demi menjaga pandangan 


4 a NP 4 Ga AGESANG a م‎ 24 pay, a 2A 21K 
SAE AA EMS ES حَفِظتَهُ‎ Sei 
P Z pd g É : 7 3 "ah P 
e 27 AL AA ال“ صا الا 6 و مال“ صا‎ LA. 22 2 Ta. 
Ser اللْهعَلِيهِوَسَلمَ مِدرَى‎ ena aa a في حجر‎ pêra جل‎ 3 


Z - 
Abe 4 


A 
FASA 2%, ANG? و‎ TAVA ay‘ Ss AT A 2و‎ KAB 
PA أجل‎ AKAN) به ف عَيّنك إِنْمَا جعل‎ anaha) BESI أسەفقال لو أ‎ 
A 5 A رمن‎ A A" WI D 2 


5772. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan, Az Zuhri berkata; "Aku telah menghafalnya sebagaimana dirimu di sini, dari Sahl bin 
Sa'd dia berkata; "Seorang laki-laki pernah melongokkan kepalanya ke salah satu kamar Nabi 


shallallahu "alaihi wasallam, waktu itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tengah membawa 
sisir untuk menyisir rambutnya, lalu beliau bersabda: "Sekiranya aku tahu kamu mengintip, 
sungguh aku akan mencolok kedua matamu, sesungguhnya meminta izin itu di berlakukan 
karena pandangan." 


AE SAMA ie Sl HN ERA AA As‏ جَعّض 


pa yaan kag ka ya 3g NGA Pa الا هو سلَم ققام‎ Jaga حجر‎ 
ear ja ii 


5773. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Ubaidullah bin Abu Bakr dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki 
melongokkan kepalanya ke salah satu kamar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berdiri menemuinya dengan membawa sisir, dan seolah-olah aku 
melihat beliau menakut-nakuti hendak mencolok laki-laki itu." 


Bab: Zina organ selain kemaluan 


AJI 3 


SI BAN عباس رضي‎ ha Eu AS SANAM SS en 


pe IRMAN SANA KA SA مجم‎ PB ي هر‎ Kia ga Nak Nusa 


4 


nan هر ير‎ MIE AN NU TE a 


Z 


4 


SEA KAN AANG ý ASASI SA DA 3 Ti bea HAH aa 
BIN AS USIA ASAS 


5774. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibnu Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata, "Saya tidak 
berpendapat dengan sesuatu yang menyerupai makna lamam (dosa kecil) selain perkataan 
Abu Hurairah. Dan di riwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Mahmud telah 
mengabarkan kepada kami Abdurrazag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ibnu 
Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dia berkata, "Saya tidak berpendapat tentang sesuatu 
yang paling dekat dengan makna Al lamam (dosa-dosa kecil) selain dari apa yang telah 
dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Sesungguhnya Allah 
telah menetapkan pada setiap anak cucu Adam bagiannya dari perbuatan zina yang pasti 
terjadi dan tidak mungkin dihindari, maka zinanya mata adalah melihat sedangkan zinanya 
lisan adalah ucapan, zinanya nafsu keinginan dan berangan-angan, dan kemaluanlah sebagai 
pembenar semuanya atau tidak." 


Bab: Mengucapkan salam dan meminta ijin tiga kali 


AA A A Z 2 Pa - 9 
ts 2 AN lS AN هباج‎ SANA a NG سل ع ةي | ص‎ BALL KAA يباه‎ 


IM 


hno ENG ی‎ Na قر‎ kan Ta skas La 
URL ISSI SEE IIA ka gak êh صل‎ ANG ALA رَضِيَ‎ 
2“. 


5775. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami Abdush 
Shamad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Tsumamah bin Abdullah dari Anas radliallahu 'anhu bahwa, "Apabila Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam memberi salam, beliau memberi salam hingga tiga kali, dan 
apabila berbicara biasanya beliau mengulanginya hingga tiga kali." 


PA A 42 A A “5 2 “5 pa و‎ 25 
pa To و 70 م‎ D م و‎ ngg و يوي ةم‎ ANGGANA ANAS ANGGO برهم‎ 2 LINGE I 


2 KEL, 


7 2+ او ع‎ NGGE 5 عر‎ p 0 PA PEN »ر9 ور‎ Aa 2A? 
s ESSENI DAN مو سی‎ PAI MET gn الْخُدَرِيَكَالَ‎ 


2A ر‎ 2 


7 Aa < 1224 ENE 4 aoa TA < 4 < 2228 NÎ LA 
يُؤْذنَإي فْرَجَعْتوَقَالَرَسُول‎ ESA مَامَتَعَ ك قلت‎ EL عمَرَ ثلاث اقلم بوذن لي فر‎ 


Po 0‏ 21244 ا 4 aa Pan‏ ا لسو يوي Pe‏ وج و KAG ANG PAN‏ س 
Kena AE aa Sua MUG AS ASN EA SL pakean a‏ 


IM 
< 04 


2 عر قاع رم و ا ر و م A INI ANA >é 5475 EA‏ 
ai‏ حد َيه من eLa a AE‏ ايبن مب و Wa INI 0 VA‏ 
Pat‏ ع 6ه عر اام مو A‏ رر و 2و A‏ ره 3 8ك 21145 ANGGENG NG AG‏ * 
iN KALA‏ فقمُت bana‏ خبرت عم رَأنَالنْبيَصَلِ pegaga‏ لذلك و قال ابن 


2 
Z‏ 
و دس و ورو > و A‏ 


Wesana NGA بَرِسَعِي‎ ALE AE AH 
5776. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Yazid bin Khushaifah dari Busr bin Sa'id dari Abu 
Sa'id Al Khudri dia berkata; "Saya pernah berada di majlis dari majlisnya orang-orang Anshar, 
tiba-tiba Abu Musa datang dalam keadaan kalut, lalu dia berkata; "Aku (tadi) meminta izin 
kepada Umar hingga tiga kali, namun ia tidak memberiku izin, maka aku hendak kembali 
pulang, lalu Umar bertanya; "Apa yang membuatmu hendak kembali pulang?" jawabku; 
"Aku (tadi) meminta izin hingga tiga kali, namun aku tidak diberi izin, maka aku hendak 
kembali pulang, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah 
seorang dari kalian meminta izin, namun tidak diberi izin, hendaknya ia kembali pulang." 
Maka Umar pun berkata: "Demi Allah, sungguh kamu harus memberiku satu bukti yang jelas, 
" (kata Abu Musa) "Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengarnya dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam?" lalu Ubay bin Ka'ab angkat bicara: "Demi Allah, tidaklah ada 
orang yang akan bersamamu melainkan orang yang paling muda di antara mereka, 
sedangkan akulah orang yang paling muda." Lalu aku pergi bersamanya menemui Umar, dan 
aku pun memberitahukan kepada Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata 
seperti itu." Dan Ibnu Mubarak berkata: telah mengabarkan kepadaku Ibnu Uyainah telah 
menceritakan kepadaku Yazid bin Khushaifah dari Busr bin Sa'id saya mendengar Abu Sa'id 
seperti ini. 


Bab: Jika seseorang dipanggil, lantas datang, apakah minta ijin? 


KAH ANGAS و‎ - 0 7 A 78 و لام‎ 
aga KANG ian À NA — ai 


3, 


PPI NEN S كَقَالَأبَاهِرَالْحَنَ آَهْلَ‎ S3 


5777. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 'Umar 
bin Dzar, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan 
kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Umar bin Dzar telah mengabarkan 
kepada kami Mujahid dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; "Aku pernah masuk 
bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu kami mendapatkan semangkok susu, 
beliau bersabda: "Wahai Abu Hurairah, temuilah ahli Shuffah dan panggilah mereka kemari." 
Abu Hurairah berkata, "Lantas aku menemui mereka dan memanggilnya, setelah itu mereka 
memenuhi panggilan beliau dan meminta izin masuk, setelah mereka di izinkan masuk, 
barulah mereka masuk." 


Bab: Mengucapkan salam kepada anak-anak 
SALA da na Bu خب رَحَاشْعْبَة عَنْسَيّارِعَنْ‎ Td se Sis 


Asa saga ziz TS 


5778. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'd telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah dari Sayyar dari Tsabit Al Bunani dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu bahwa dia 
pernah melewati anak-anak kecil, lalu ia memberi salam kepada mereka dan berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam juga biasa melakukan hal ini." 


Bab: Salam laki-laki kepada wanita dan sebaliknya 
الجمعة‎ E a Re Sea NE حَدثتا‎ 
Ta 13 BAG wr 1 lf ه رودو‎ WENG ل6‎ ٥ 
TT A JKT KS اغ فوسل‎ SSS وَلِمَقَالَ‎ 
WAE LA AL PENGEN GA SB Maia ES كد‎ SS Sera 
-A l ےم ت ره‎ e ر‎ 255 WANA 
بَعَدَ الْجَمَعَدَ‎ Teks Nee PA b asirah َتَفْرَ‎ 


5779. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Hazim dari Ayahnya dari Sahl dia berkata: "(Dahulu) Kami merasa gembira 
ketika tiba hari Jum'at, aku (Abu Hazm) bertanya: "Kenapa?" Sahl menjawab: "Kami memiliki 
seorang nenek yang telah tua. Biasanya ia pergi ke Budla'ah -Ibnu Maslamah berkata: yaitu 
sebuah kebun kurma di Madinah- lalu ia mengambil ubi lalu meletakkannya di dalam periuk 
miliknya dan menumbuk biji-bijian dari gandum. Setelah shalat Jum'at kami pergi 


menemuinya, kami memberi salam kepadanya, lalu sang nenek pun menyuguhkannya 
kepada kami. Karena itu, hari Jum'at adalah hari yang sangat menyenangkan bagi kami. Kami 
tidak pernah menyantap makan siang dan tidak pula gailulah (tidur siang sebelum dluhur), 
kecuali setelah Jum'at." 


ر Fo Gi Ns < Gl ? s27 26 l AT aa‏ م Kana‏ 22 .2 7 
PAN ANUS‏ تل أخبرناعبّد الله أ خْبر RAS Tanah‏ يعن ی سلمة بن عبد الو معن 


PANA‏ ر 


ANE 04 لاي ر مومه‎ > NI A 
SAE Adalia iole gla GARA Jo سول اله‎ 5 GENG YE AN عَايِشَدَرَضِيَ‎ 


“ 


و 0 
7 


AK 22 ار و‎ SIE GA 2 xii L ےم ر 7ے ا س‎ Tg s122 un {z 
aa ala sa ى تريدرَسُولَالتدصل اله‎ Pasa a SESI 


- 2 2 A a 

BE يو بر‎ PEKAN نش و‎ ÉE 
5780. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Mugatil telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Wahai Aisyah, ini Jibril menyampaikan salam untukmu!." Aisyah 
berkata: "Jawabku; "Wa'alihis salam warahmatullahi, anda melihat apa yang tidak kami 
lihat." Maksud Aisyah adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Hadits ini juga di 
perkuat oleh riwayat Syu'aib, Yunus dan An Nu'man mengatakan dari Az Zuhri ia 
menambahkan: "Wabarakatuh." 


Bab: Jika seseorang bertanya "Siapa ini?" Si tamu menjawab "Saya! 


2. 9 - 32 LAS وه ودس م مس‎ Pap 259 $ 25 ود وهم‎ A Ñ عو‎ Pa KAP 
MEI pn ep a الو‎ ISA 


. 
A 


A LA 
د م‎ 4 7 UNG 535 T ا د کا‎ STII ١ ع‎ TN £ LS KN ور م عل‎ EET 
> a صل الله سَلمَ 33“ علىا فدققت فقال‎ ae الله 7 الله يقو‎ 
باب لم‎ 8 J S 35+ s 2 J 7 أدصي‎ 


5781. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin Abdul Malik telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al Munkadir dia berkata: saya 
mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma berkata: "Aku menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam karena hutang ayahku, lalu aku mengetuk pintu rumah beliau, beliau 
bertanya:: "Siapakah itu?" aku menjawab: "Saya." Beliau bersabda: "Saya, saya!." Seolah- 
olah beliau membencinya." 


Bab: Menjawab dengan 'Alaikas salam 


PA A i‏ 4,2 ور 2 A GA A 7G‏ ?2 وو 
APLI DN |‏ ?2247777 و و LANANG‏ سام و سم 2 w e‏ 
pa a‏ 


# 


Pa - 
س‎ A ع‎ 


dé Z e r و‎ 2r P A SA ورم ور ور‎ 2 > 
Kab b a صل الله‎ ANU كَل الْمَسَجِدَوَرَسُو‎ ESA 2 53 عن ي هر‎ 


bin ليرو مم وكيك الاما‎ ja HAMA ALA 
H w A laa gp! w 


KÊN NG jaeja كار ج‎ naiiai 


0 
u 


2 
المسحدةے 
772 


Lei LA 
DA, w م‎ i 


Ska Jia aa PA HA PAI JÊNG PG gala الي تمتها‎ : 
baan an ya o E a D 


و د ا “جني 


, PG a rn Laga, Ari كُلْهَاوَكًا‎ naya NA 


Me SEE LN 


Use sd NA akas 


5782. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah dari Sa'id bin Abu Sa'id Al 
Magbury dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa seorang laki-laki memasuki masjid, 
sementara Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tengah duduk di pojok masjid, kemudian 
laki-laki itu mengerjakan shalat. Seusai shalat ia datang menemui beliau sambil 
mengucapkan salam, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: 
"Wa'alikas salam, Kembalilah dan ulangi shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! ' 
lalu ia kembali lagi dan mengulangi shalatnya. Seusai shalat ia datang lagi sambil 
mengucapkan salam dan beliau bersabda: "Wa'alaikas-salam. Kembali dan ulangi lagi 
shalatmu karena kamu belum mengerjakan shalat! ' Lalu orang tersebut berkata ketika 
disuruh mengulangi yang kedua kali atau setelahnya: "Ajarilah aku wahai Rasulullah!" 
Selanjutnya beliau bersabda: 'Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah 
wudlu”, lalu menghadap ke arah Kiblat, setelah itu bertakbirlah, kemudian bacalah Al Qur'an 
yang mudah bagimu. Kemudian ruku'lah hingga kamu benar-benar ruku' dan bangkitlah dari 
ruku' hingga kamu berdiri tegak. Lalu sujudlah kamu hingga kamu benar-benar sujud, dan 
bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, setelah itu sujudlah hingga kamu benar-benar 
sujud, lalu bangkitlah hingga kamu benar-benar duduk, dan Kerjakanlah semua hal tersebut 
pada setiap shalatmu." Abu Usamah mengatakan di akhir haditsnya: "Sehingga kamu benar- 
benar berdiri." Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basyar dia berkata, telah menceritakan 
kepadaku Yahya dari 'Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Sa'id dari Ayahnya dari Abu 
Hurairah dia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kemudian bangkitlah (dari 
sujud) hingga kamu benar-benar duduk." 


Bab: Mengatakan " Si Fulan menyampaikan salam kepadamu" 


KE AS ALE a z Sa ja معي حَدَ 5 حَدَتْمَارَ كْريَاءة‎ PN SAS 
KIE GAN AWALI Cabai SAE صل‎ LAN SEA رضي‎ 
السَّلَامُوَرَحَمَةَالله‎ 


5783. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 
Zakariya dia berkata: saya mendengar 'Amir berkata, telah menceritakan kepadaku Abu 
Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radliallahu 'anha pernah menceritakan kepadanya 


bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Jibril 
menyampaikan salam kepadamu." Aisyah menjawab: "Wa'alaihis salam warahmatullahi." 


Bab: Mengucapkan salam kepada majlis berisi orang muslim dan musyrik 


5 


4 Jn AA an 2-12% ووو ر‎ 1000 
DE و و سو اولي‎ MAU 
ós SAE NAH, NAAA 


Pi 


FA 


و اءَمأْسَامَةَبَنَوَ 3% هو a MRY 35 AN PES Pen pai‏ حَنَّى 
A‏ 


- 5 3 و‎ 4 “5 < 1 
2213 Mn ena ena 
A 


E ا‎ 


Be غتَرَ‎ PPA AAA aa PENA HB ك‎ RE 


PE 


ASAP 
áa PAM nara ۵ هلين تع تلت لين عر‎ 
EN EA ng yaga AI Lai Ag NANA JAG لق‎ AN 

KANGA 953 SUN NG aké ja Ca BA SAI تاف مالس تاو ار جا ر‎ KG 


IM 


BA 3 En K5 PAF في مَجَالِسِنَاقَإِنّانْحِبٌ وَلِكَقَاسَكَبَ الْمُسَلِمُونَ‎ 


MI Jen PAS PPA NGABA رل‎ 
A AE ÁE EN UIA PAS ASUS) ممع‎ 


PA 
x 5277 


Ka go PAN Abon Jalal ALA NGA NGA AAN 
NABA PANG GS Ef Gn [ááá á Aib GANG NG A1 SSL 


aka gaie 
5784. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah bin Zubair dia berkata; telah mengabarkan 
kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengendarai keledai 
milik beliau, di atasnya ada pelana bersulam beludru Fadaki, sementara Usamah bin Zaid 
membonceng di belakang beliau ketika hendak menjenguk Sa'ad bin 'Ubadah di Bani Al 
Harits Al Khazraj, peristiwa itu tersjadi sebelum perang Badar, lalu beliau berjalan hingga 
melewati suatu majlis yang di majlis tersebut bercampur antara kaum Muslimin, orang- 
orang musyrik, para penyembah patung, dan orang-orang Yahudi, dan dalam majlis tersebut 
terdapat pula Abdullah bin Ubay bin Salul dan Abdullah bin Rawahah, saat majlis itu 
dipenuhi kepulan debu hewan kendaraan, 'Abdullah bin Ubai menutupi hidungnya dengan 
selendang sambil berkata: "Jangan mengepuli kami dengan debu, " kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan salam pada mereka lalu berhenti dan turun, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengajak mereka menuju Allah sambil membacakan al-Qur'an 
kepada mereka. 'Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada beliau: "Wahai saudara! 


Sesungguhnya apa yang kamu katakan tidak ada kebaikannya sedikit pun, bila apa yang kau 
katakan itu benar, maka janganlah kamu mengganggu kami di majlis ini, silahkan kembali ke 
kendaraan anda, lalu siapa saja dari kami mendatangi anda, silahkan anda bercerita 
padanya." Abdullah bin Rawahah berkata, "Wahai Rasulullah, bergabunglah dengan kami di 
majlis ini karena kami menyukai hal itu." Maka Kaum muslimin, orang-orang musyrik dan 
orang-orang Yahudi pun saling mencaci hingga mereka hendak saling menyerang, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam terus menenangkan mereka hingga mereka semuanya diam, 
kemudian beliau naik kendaraan hingga masuk ke kediaman Sa'd bin 'Ubadah, lalu beliau 
bersabda: "Hai Sa'd! Apa kau tidak mendengar ucapan Abu Hubab?" maksud beliau tentang 
ucapan 'Abdullah bin Ubay. Beliau bersabda: "Dia telah mengatakan ini dan ini." Sa'ad 
berkata: "Maafkan dia wahai Rasulullah dan berlapang dadalah kepadanya, demi Allah, Allah 
telah memberi anda apa yang telah diberikan pada anda. (dahulu) Penduduk telaga ini 
(penduduk Madinah -red) bersepakat untuk memilihnya dan mengangkatnya, namun karena 
kebenaran yang diberikan kepada anda itu muncul, sehingga menghalanginya (Abdullah bin 
Ubay) menjabat sebagai pemimpin, maka seperti itulah perbuatannya sebagaimana yang 
anda lihat." Akhirnya beliau pun mema'afkannya. 


Bab: Tidak mengucapkan dan juga tidak menjawab salam atas orang yang berdosa 


LA 
gs 
. 


ر ر ر ووت ” ر هيم 0 2- Z 4 2 - LA‏ 
ANGGA Pei‏ عن عقيل A‏ عن عبد ال ن BEE‏ 
بن د .3 ba‏ عن a‏ عن 2 5 عن r’‏ من بن ’> D?‏ : 9 


KUA‏ د BE 2 IANG‏ ر و Ag‏ راس قير TAL‏ ا 2 وي لس 2 BA‏ ر 
SE AM NS DAN GG ANAKÉ‏ ك و ی رَسُول التو صل الله 


EN NN 


4 


MP A -‏ 5-5 ا w 3, Pd 2G d‏ - روز وا رو 2 A‏ 
عَلَْحّهوَ سَلْمَع : کلا متاو 3١‏ رس سے IA‏ اس أر AN ANG‏ م 21 هاه .8 NGA‏ 
PA‏ 4 
22 اراس a 54 Ts‏ 2€ کو CITA ai‏ 4 وار ) {A‏ ا و 0 2 1ه + 
PA‏ 


5785. Telah menceritakan kepada kami Abu Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bahwa Abdullah bin Ka'b 
berkata; saya medengar Ka'b bin Malik bercerita ketika dia tidak mengikuti perang tabuk 
(tanpa udzur), Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang berbicara kepada kami, 
kemudian aku medatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, aku memberi salam 
kepadanya, dalam hatiku berkata; "Apakah beliau menggerak-gerakkan bibirnya untuk 
menjawab salam ataukah tidak, hingga hal itu berlangsung genap lima puluh malam, setelah 
itu barulah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengumumkan penerimaan Allah atas taubat 
kami setelah shalat shubuh." 


Bab: Bagaimana menjawab salam ahlu dzimmah 


- مه 4 ر‎ DA A PN Z A A Aa a 2 ta 
PS EKA قال أ خرن عو أنَعَابِشَةَرَضِىَ‎ HE Laa EA NU pi Sa 
1 - kai PAYA 7 


7 
رود‎ Ce P g س‎ 
Se 4 


4 4 4 7 2 4 و‎ 
pêk NGA AAA JG ha و‎ ak EN SA Aa رهط‎ 


NG A3 pa AH PAM SEA EEA SIN GA LI 

KIE ENI Ia yah لاله صل الله‎ gen a SERA BATA 
57/86. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bahwa Aisyah 
radliallahu 'anha berkata, "Beberapa orang dari kaum Yahudi menemui Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, mereka berkata, "Assaamu 'alaika (kebinasaan atasmu)." Maka aku pun 
memahami ucapan mereka, spontan aku menjawab; "'Alaikumus saam walla'nah (semoga 
atas kalian kebinasaan dan juga laknat)." maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai kelembutan disetiap 
perkara." Aku berkata: "Wahai Rasulullah, apakah anda tidak mendengar apa yang 
diucapkan mereka?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku telah 
menjawabnya: "wa'alaikum (dan atas kalian juga)." 


TN AA و‎ 


اعدا املف عمد اله ن ديار عن َد KENA‏ 


Par 72 لم‎ A 4 ag.» Z 


Jen أحَدهم‎ Aa الوذ‎ he III Banaran SAI yen 56 


5787. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila orang-orang Yahudi menyalami kalian, bahwa 
salah seorang dari mereka mengatakan; "As saamu 'alaika (kebinasaan keatasmu), maka 
jawablah; "wa'alaika (dan keatasmu juga)." 


E 


Ola PAR بنا ی جکر‎ ES 
اَهَل ا ٽڪ تاب نفو لوا‎ ale Aa la sadis DIAN EJEN 23 


5788. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Abu Bakr bin Anas telah 
menceritakan kepada kami Anas bin Malik radliallahu "anhu dia berkata: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Apabila ahli kitab menyampaikan salam kepada kalian, maka 
jawablah: 'wa 'alaikum (dan keatasmu)." 


DIN GAGANA PE NP 


Bab: Menyeleksi surat-menyurat yang mengkhawatirkan keselamatan muslimin 
SATELITE Da ANAA Ea: PSI PA ا‎ 
das Masamper panas 
a KAA SEN ALI MEA SA AK 


EH Da ? AN. A 2‏ و 2 6 GA 8: 2 A? SR‏ ور 
PA‏ كين مَعَهاصجيفة من حَاطِبٍ Ios‏ بَلْتَعَة إلى المشر كين قا نال فاد سیر تسير على 


e KENA رَس ول‎ 


A 


04 
- PAPE Z A ر‎ 


ISU ja 
EL SEN ES فرَحَلِهَافَمَاوَجَدَنَاسَيتَاقَالصَاحِبَايَمَائَرَى‎ MERE EL 
NA HE KG أو‎ | baa يغلت‎ ENG وای‎ KEN Lah ia 
KAG قال‎ IE ت بيد ھا إل حجْرَيَاوَ هي مج رةب ساوقا خُر‎ PAS 


E اک‎ 


S KIE EA يا حاطب عل‎ KANG a sae AI Alas 


INA YAN Asa KUA a Gea Bakat 


Z 
ر ر سه‎ 


KENANGA si Sea An, و‎ 

a‏ مرب i ibing KANG geng NE 36) ALI‏ عمال اليا 

SEN ea قدو‎ SEE SAM SIM EA JA K3 کر و‎ 
AGA AA LAS 


57/89. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Buhlul telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Idris dia berkata, telah menceritakan kepadaku Husain bin Abdurrahman dari Sa'd bin 
'Ubaidah dari Abu Abdurrahman bin As Sulami dari Ali radliallahu 'anhu dia berkata: 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengutusku, Zubair serta Abu Martsad Al Ghanawi, 
sedangkan kami semua adalah para penunggang kuda, lalu beliau bersabda: "Berangkatlah 
kalian hingga tiba di Raudlah Khakh, karena di sana ada seorang wanita musyrik yang 
membawa surat dari Hatib Bin Abi Balta'ah untuk orang-orang Musyrik, lalu bawalah surat 
itu kepadaku, " Ali berkata: "Akhirnya kami menjumpai wanita itu tengah mengendarai 
untanya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Ali 
berkata: "Lantas kami langsung bertanya kepadanya: "Di mana surat yang ada pada kamu?" 
dia menjawab, "Saya tidak membawa surat." Kemudian kami menderumkan untanya dan 
menggeledah kendaraannya, namun kami tidak menemukan sesuatu, kedua sahabatku 
berkata: "Kita tidak menemukan suratnya." Ali melanjutkan: "Akupun menjawab: "Saya yakin 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mungkin berdusta, demi Dzat yang aku 
bersumpah dengan-Nya, jika kamu tidak mau mengeluarkan surat tersebut, maka kami akan 
menelanjangimu!" Ali melanjutkan: "Ketika ia melihat kesungguhanku, dia langsung 
menggapai ikat pinggangnya -karena ia memakai ikat pinggang dengan secarik kain- dan 
mengeluarkan surat itu." Ali melanjutkan: "Setelah itu kami membawa surat itu kepada 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau lalu berabda: "Wahai Hatib, apa yang 
menyebabkanmu berbuat demikian?" Hatib menjawab: "Tidaklah aku melakukan seperti ini 
melainkan aku ingin beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, aku tidak akan merubahnya dan 
tidak pula hendak menggantinya, akan tetapi aku ingin memiliki tangan (orang yang 
menolong -red) di tengah-tengah suatu kaum, yang dengannya Allah akan membela keluarga 
dan hartaku, sementara tidak seorangpun dari sahabatmu di sana melainkan ada kaum yang 
dengannya Allah membela keluarga dan hartanya." Beliau menjawab: "Kamu benar, maka 


kalian jangan berkata kepadanya kecuali kebaikan." Ali melanjutkan: "Kemudian Umar 
berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya 
dan kaum mukminin, izinkanlah saya memenggal lehernya." Ali melanjutkan: "Maka beliau 
menjawab, "Wahai Umar, apa yang kamu ketahui?, padahal Allah telah melihat amalan ahli 
Badar dan berfirman: 'lakukan apa yang kalian kehendaki sesungguhnya kalian telah di jamin 
masuk syurga." Mendengar itu berlinanglah kedua mata Umar sambil berkata, "Allah dan 
Rasul-Nya lebih mengetahui." 


Bab: Bagaimana surat untuk ahli kitab 


BENING HERAN الْحَسَ‎ YA Ea AAA SA 


ع و دسم 2 - 


PER حارفأ‎ ASA AAS NA NGA بن‎ SA 


kasad SA ASA NA SIG SE Jen SE ربو‎ 


JAE الوم‎ hf PANES Gea الو جم‎ É NÁ ga GG Ai A 


ENA‏ اکى أَمَّابَعَدُ 


5790. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Abu Al Hasan telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri dia 
berkata: telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bahwa Ibnu 
Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa Abu Sufyan bin Harb telah mengabarkan 
kepadanya bahwa Heraklius (raja Ramawi) pernah mengutusnya kepada sekelompok orang 
orang Ouraisy yaitu para pedagang di Syam, setelah itu para pedagang tersebut 
menemuinya -lalu perawi menyebutkan riawayat hadits, dia berkata, "Kemudian Heraklius 
meminta surat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, ketika dibaca ternyata di dalamnya 
tertulis "BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHIIM (dengan nama Allah yang maha pengasih lagi 
maha penyayang), dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya kepada Hiraklius raja 
Ramawi, salam kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk, amma ba'du." 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu "alaihi wa Salam "Berdirilah menuju pemimpin kalian" 


ea Je‏ سعد بن ير pa‏ نَأ IA AL‏ بْنِ AL‏ َي رأ 
Antang AA‏ ر INA SISA SAN Ia sa:‏ 

Ba NISA GN GA sate “عليه‎ ika 3 a 
بِمَاحَكهَيِهِالْمَلُِكَالَأَبُوعَبَد‎ LK NG A Ai JE Hai 


KRA A بَعْض أَصْحَابيعَ نأي‎ ga NAN 


5791. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif dari Abu Sa'id bahwa 
penduduk Bani Ouraidlah telah menetapkan hukum yang akan diputuskan oleh Sa'ad. Maka 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memanggilnya, ketika dia 
datang beliau bersabda: "Berdirilah kalian untuk menghormati orang terbaik kalian -atau 
beliau bersabda- pemimpin kalian." Lalu Sa'd duduk di dekat Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, setelah itu beliau melanjutkan: "Sesungguhnya mereka telah setuju dengan 
keputusan yang akan kamu tetapkan." Sa'ad berkata: "Aku akan memutuskan kepada 
mereka agar para tentara perang mereka dibunuh dan anak-anak serta wanita mereka 
dijadikan tawanan." Maka beliau bersabda: "Sungguh kamu telah memutuskan hukum 
kepada mereka dengan hukum Allah (Raja diraja)." Abu Abdullah berkata: "Sebagian 
sahabatku telah memahamkanku dari Al Walid dari perkataannya Abu Sa'id hingga 
perkataan "...dengan keputusan yang kamu putuskan." 


Bab: Berjabat tangan 


ر 22 


FI AS pa ah كاد نت‎ NA ESA اغ و ص‎ 
SIA EA Je 


5792. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami 


Hammam dari Qatadah dia berkata, aku bertanya kepada Anas, "Apakah diantara para 
sahabat Nabi shallallahu "alaihi wasallam sering berjabat tangan?" dia menjawab, "Ya." 


2 2 - A 5 د‎ 57 2 2 19 2A ر 27ر 2 و‎ 
SAS ابو‎ SAE PESAN TERI : ابن‎ SES Kan دا‎ 
8 - A 4 ور‎ GA 2. 
Pa Gn ala pall AN aa, BS Nani ET 
DALA 
5793. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahb dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Haiwah dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Abu 'Aqil Zuhrah bin Ma'bad dia mendengar kakeknya Abdullah bin 
Hisyam dia berkata; "Kami bersama nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika itu beliau tengah 

menggandeng tangan Umar bin Khatthab." 


Bab: Berjabat tangan dengan kedua tangan 


Ppd 7 


jaka» gt AAA SAI Alba sea Lah SI ES Gis Pia‏ قَالَ 


mod ea 


A... 5 lai ين‎ K pasa KA A Sele ig aih قتان‎ 
AI Astana اتو اليا‎ LAN BALAI Has AIA 


Jan 03 


To o ANI le IE او‎ SAN 33 


s 
A 


2A ر‎ A “2 


dag LN JA Ya is SERANG ASUS seba 333,253 


5794. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Saif dia 
berkata: saya mendengar Mujahid berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin 


Sahbarah Abu Ma'mar dia berkata: saya mendengar Ibnu Mas'ud berkata: "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengajariku tasyahud -sambil menghamparkan kedua 
telapak tangannya- sebagaimana beliau mengajariku surat Al Our'an, yaitu: "AT-TAHIYYATUT 
LILLAHI 'WASH-SHALAWAATU WATH-THAYYIBAATU, ASSALAAMU 'ALAIKA AYYUHAN- 
NABIYYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUH, ASSALAAMU 'ALAINAA WA 'ALA 
'"BAADILLAAHISH-SHAALIHIIN, ASYHADU ALLAA ILAAHA ILLALLAAH WA ASYHADU ANNA 
MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUH (penghormatan, rahmat dan kebaikan hanya 
untuk Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai 
Nabi. Keselamatan juga semoga ada pada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi 
bahwa tiada Dzat yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Nya). Yaitu ketika beliau masih hidup bersama kami, namun ketika beliau telah 
meninggal, kami mengucapkan, "Assalaamu maksudnya atas Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam." 


Bab: Berpelukan, dan ucapan seseorang "Bagaimana engkau keadaannya?" 


Pa DA s AA دع وم‎ 53 A = i ور 2 و‎ 1G 
اَعَد‎ LA ANING NGA gga A AGEN SA 
P ر‎ A “ چا‎ Z 


Pa Z A 
^ 


Gie حو‎ ea sae doeii ابنأ ي طالب خر‎ A Ag a 


“ 


LA 


A PA 
ل .> مر ےو ا ووو 2 2 ب‎ A م ع م ر ےو‎ Ahana t 


2r 


0 2 2 5 Z PA Ka A 2 9 Ta Di 
GN AA وو‎ ZAH PA Panen و ور سم‎ ANENG م‎ ega Î aL? e 27 
A 
- 


ەر Aé PA Aa AK PA La k‏ و ررر و Ta GA‏ 21244 ا ر SANG‏ و اترغز 


2A A 2 27‏ ا ور ره اا الو يي ap‏ ل ل 7 2 
ur Sana‏ فقال ألا تَر نت وَاللَهِبَعَدَالتَلانْعَبَّدَالْعَصَاوَاللَه SING‏ 
A‏ ار awad 1 1 PE‏ 


Lo f a? 22 7 راس يه 5 دوو‎ EET د‎ E 21245 T GA 3 
SAN laa بني عَبَ د‎ PIL, YG) III SALA Jean) gan) 
ANG NA اه‎ ai LL 20 2 - 0 0 aa كر‎ A ARNE 
OAAR قَنَسَأَلهُفِيمَنَ يكو‎ AS عَلَيهِوَ‎ Jean) فاذهبٌ بتا إلى رسو‎ 
4 e: LA » 


TA NY 


A 
- # ر‎ 


Kerah a امايو‎ Je NG pelan 


Er - a.. 6 Pn 3. A w PA 04 2 
eta AK أو لا أسأاهار سو ل الله صا‎ IS EL 
ad gas de رسو ل‎ DOIE dan 


5795. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Bisyr bin 
Syu'aib telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan 
kepadaku Abdullah bin Ka'b bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadanya, 
bahwa Ali yaitu Ibnu Abu Thalib pergi dari sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan 
diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah 
menceritakan kepada kami 'Anbasah telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu 
Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Ka'b bin Malik bahwa 
Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadanya; bahwa Ali bin Abu Thalib radliallahu 
'anhu keluar dari sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disaat beliau sakit yang menyebabkan 
beliau meninggal, maka orang-orang bertanya; "Wahai Abu Hasan, bagaimana keadaan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Ia menjawab; "Alhamdulillah beliau sudah agak 


baikan." Lalu Abbas memegang tangannya dan berkata: "Demi Allah, tidakkah engkau lihat? 
Sesungguhnya aku mengetahui bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan wafat 
karena sakitnya ini. Sesungguhnya aku juga mengetahui wajah bani Abdul Muththalib ketika 
menghadapi kematiannya. Mari kita menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, lalu 
kita tanyakan kepada siapa perkara (kepemimpinan) ini akan diserahkan? Jika kepada 
(orang) kita, maka kita mengetahuinya dan jika (diserahkan) kepada selain kita maka kita 
akan menyuruh beliau supaya mewasiatkannya pada kita." Lalu Ali radliallahu "anhu berkata: 
"Demi Allah, bila kita memohonnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu beliau 
menolak, maka selamanya orang-orang tidak akan memberikannya kepada kita. Karena itu, 
aku tidak akan pernah menanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
selamanya." 


Bab: Menjawab dengan "Labbaika wa sa'daika" 


JA 


7 Aa Meri LAN 5 ا‎ 


5“ و 


WEB PER Las RENA سَعَدَيَكَ َال‎ KAG A KANG BAG NS f 


سس ووو 


an NGA 23 AKA NSA KA‏ اعد فال يا ATA‏ سعد يك كال 
ESA USUS A PARTS HA PANA A JK JA‏ 


Wass 


5796. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah dari Anas dari Mu'adz dia berkata; "Aku pernah membonceng Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam lalu beliau bersabda: "Wahai Mu'adz!." Aku menjawab; "Ya, saya 
memenuhi panggilan anda." Beliau bersabda seperti itu hingga tiga kali, lalu beliau 
melanjutkan: "Apakah kamu tahu hak Allah atas hamba-Nya?" Aku menjawab: "Tidak." 
Beliau bersabda: "Hak Allah atas hamba-Nya adalah hendaknya mereka beribadah kepada- 
Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun." Kemudian beliau melanjutkan 
perjalanannya sesaat lalu bersabda lagi: "Wahai Mu'adz!." Jawabku: "Ya, aku penuhi 
panggilanmu." Beliau bersabda: "Apakah kamu tahu hak hamba atas Allah jika hamba 
tersebut melaksanakan hal itu?, yaitu Allah tidak akan menyiksa mereka." Telah 
menceritakan kepada kami Hudbah telah menceritakan kepada kami Hammam telah 
menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas dari Mu'adz dengan hadits ini. 


a KANAN ANA NAS jaka 332 TAN TA 
A ۴ 

PING IBAN ae Ka ala عضي ع ليسلا يهو‎ PAK 

AN BELA Bak < 

KERA sah 25 INI Aas gae SE 3 Adab DaN Pak 


MESRA NE UI ja AN A A KAYAK‏ سول اله قال ال كرون 
NG fz 5‏ وا PAPP - (sz a ME‏ ت 4 at‏ 0 
b AE AS ANANG JAS USS JEBANIS Na‏ 


er 


iseasi و عد‎ Aa واف‎ 2 2 A Entot FE SE 
esensi يدع ام‎ a NAPA » need 


s8 Ida Ae Na sale SANA: Pa 


PAL I 242 [72 2 1A 5 3 AG 2,4 í A 2 4 3 Sa 
الْجَتَدَقَلْتٌيَارَسُولَاللَّهَوَإِنّرَقَوَِنْسَرَقَكَالَ‎ EE ag a D E Nada Digan b 


36835 M$ ITN ANN, شه‎ MAE N KA as) as BEBAS 5515 


Z 


Gesa LA 7 5 ika & Fetokai قا قال أب‎ 1 5015 SA نأي‎ si Si 


5797. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami Zaid bin 
Wahb demi Allah, telah menceritakan kepada kami Abu Dzar ketika berada di Rabdzah, dia 
berkata: "Aku pernah jalan-jalan bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Harrah 
Madinah (tempat yang banyak bebatuan hitam) saat malam hari, lalu kami menghadap ke 
arah gunung Uhud, beliau pun bersabda: "Wahai Abu Dzar! Aku tidak suka bila emas sebesar 
gunung Uhud itu menjadi milikku dan bermalam di rumahku hingga tiga malam, kemudan 
aku mempunyai satu dinar darinya, kecuali satu dinar tersebut akan kupersiapkan untuk 
membayar hutangku. Lalu aku akan mengatakannya pada hamba-hamba Allah begini, begini 
dan begini." -Beliau lantas mendemontrasikan dengan genggaman tangannya. Beliau 
bersabda: "Wahai Abu Dzar, sungguh orang-orang yang berbanyak-banyak (mengumpulkan 
harta) akan menjadi sedikit (melarat) pada hari kiamat, kecuali orang yang berkata seperti 
ini, dan seperti ini!" lalu beliau bersabda kepadaku: "Wahai Abu Dzar, kamu tunggu di sini 
hingga aku datang." "Setelah itu beliau pergi hingga hilang dari pandanganku, lalu aku 
mendengar gemuruh suara, dan aku khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu terhadap 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, serentak aku hendak pergi, namun aku segera 
teringat sabda Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam "Tunggulah kamu di sini, " maka aku 
pun segera diam di tempat, lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, tadi aku mendengar suaru 
gemuruh, dan aku khawatir akan terjadi sesuatu kepada anda, lalu aku segera teringat pesan 
anda, maka aku tetap diam di tempat." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Itu 
adalah Jibril, ia datang dan memberitahukan kepadaku bahwa 'siapa saja yang mati dari 
ummatku dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk ke 
surga'." Aku lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, walaupun ia berzina dan mencuri?" Beliau 
menjawab: "Walaupun berzina dan mencuri." Aku lalu berkata kepada Zaid telah sampai 
kepadaku bahwa dia adalah Abu Darda, lalu Zaid mengatakan, "Aku bersaksi bahwa yang 
menceritakan itu kepadaku adalah Abu Dzar ketika di Rabdzah. A'masy berkata: telah 
menceritakan kepadaku Abu Shalih dari Abu Darda' seperti hadits di atas, dan Abu Syihab 
berkata: dari Al A'masy bahwa dia pernah menginap di tempatku selama lebih dari tiga hari." 


Bab: Jangan seseorang menyuruh seseorang berdiri dari tempat duduknya 


Jaga IN Na Li 
Aa A Bak AN 


5798. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat 
duduknya kemudian ia duduk di situ." 


Bab: Jika dikatakan kepadamu "Berlapanglah dalam majlis, niscaya Allah 
melapangkan" 


9 صل للحي‎ NGE gek AE ne AN عد‎ DENGAN SIS II AI AL 
AAA APA AP id, آڪ‎ A a JE NGEH akan 
Das Pakan KAG tya Ji NG P3 يکر‎ gah 


5799. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa 
beliau melarang seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, lalu dia duduk 
di situ, akan tetapi hendaknya ia mengatakan; "Geser dan berlapang-lapanglah." Dan Ibnu 
Umar sendiri membenci seseorang yang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, 
lalu dia duduk di situ." 


Bab: Meninggalkan majlis atau rumah sedang pemiliknya belum mengijinkan 


ا ا و Babi‏ سيعت أي يڏ کر عن ي X EN Me‏ 


PEKAN Sen Saka sa LA لال صلی‎ Ae PE 


Aa = - 


SN ya a ss Kal GAS SENG 5353‏ َى دَلِكَكَامَقلَمَّاقَامَكَامَمَنَكَامَمَعَهُمِنَ الما 
ÊNGG Jajak la Kaba NGABA A 55 4‏ م جلو LAIN AKA SA‏ 


Z‏ لشن 
وو مع وده Pa Pd 227 PA w‏ 3 


á ENTIA SNE PSE سلما‎ GEA صل‎ TS Pena 
5 SANA MARINA MA Jua NIA sks Ia 
کانَعِندا شَمَعَظِيمًا‎ AA Id) 


5800. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir saya mendengar Ayahku bahwa dia menyebutkan dari Abu Mijlaz dari Anas bin 
Malik radliallahu "anhu dia berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menikah 
dengan Zainab binti Jahsy, beliau mengundang orang-orang untuk menikmati jamuan, 


kemudian mereka duduk-duduk dan berbincang-bincang." Anas melanjutkan ceritanya: 
"Kemudian beliau merubah posisi seakan-akan hendak berdiri, namun orang-orang tidak 
juga berdiri, ketika beliau berdiri, maka orang-orang pun ikut berdiri bersama beliau, hingga 
tinggal tiga orang. Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang untuk masuk ke 
kamar, namun orang-orang masih saja duduk-duduk, selepas itu akhirnya mereka beranjak 
dan pergi. Tinggalah tiga orang yang masih duduk. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang 
dan hendak masuk (ke kamar Zainab), namun tiga orang tersebut masih tetap duduk-duduk, 
setelah itu mereka berdiri dan beranjak pergi. Anas berkata, Lalu saya mengabarkan kepada 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bahwa mereka sudah beranjak pergi." Kemudian beliau 
datang dan masuk, maka saya pun mengikuti beliau masuk, lantas beliau menurunkan kain 
tirainya antara saya dengan beliau." Lalu Allah Ta'ala menurunkan (ayat): Hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan - 
hingga firman Allah- Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah." 
(Al Ahzab: 53). 


Bab: Duduk ihtiba dengan tangan, yakni duduk di lantai dengan menempelkan 
kedua lutut pada dada 


SEN EA SAS GA PN HAN Pes EN غالب‎ AA US 
CA بفتاء ا‎ ka LEAN ko NG AE UE 33 ALAN 
KENG 


PANG 


5801. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ghalib telah mengabarkan 
kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir Al Khizami telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fulaih dari Ayahnya dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia 
berkata, "Saya melihat Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam berada di serambi Ka'bah 
duduk ihtiba dengan tangannya seperti ini." 


Bab: Bersandar dengan kedua tangan didepan kawan-kawannya 


254 SEN ANE SE 3 ANE IKAN Ss يداه‎ EA Gi 
BERI 25 او ابل‎ AN کم باکر‎ NN سام‎ pede SA بيه قال قال رسو ل‎ 
Pd A 


JB d KN saka EN SI AA SIN NG AE Na AYI‏ ألا وقول 


SAS PNS US 


5802. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Bisyr bin Al Mufadlal telah menceritakan kepada kami Al Jurairi dari Abdurrahman bin Abu 
Bakrah dari Ayahnya dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Maukah 
aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar?" Mereka (para sahabat) menjawab: 
'Ya wahai Rasulullah.' Beliau bersabda: 'Menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua 
orang tua.' Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Bisyr seperti hadits di atas, ketika itu beliau tengah bersandar, lalu beliau duduk dan 


melanjutkan sabdanya: 'Dan perkataan dusta,.' Beliau terus saja mengulanginya hingga kami 
mengira beliau tidak akan berhenti." 


Bab: Berjalan cepat karena ada hajat dan keperluan 


29 


JELANG ESA AA Gn عوابا ي‎ sanagi عَنْعْمَرَ‎ a AJAH 

SANA gah PAA iÁ a ga AN 
5803. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Umar bin Sa'id dari Ibnu Abu 
Mulaikah bahwa Ugbah bin Al Harits telah menceritakan kepadanya, ia berkata: "Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengerjakan shalat Ashar setelah itu beliau segera 
masuk ke rumah." 


Bab: Tempat tidur 


SEL الله‎ gen KANE عَنْمَسْرُو‎ PAN NE Kean د تاكبد‎ 
A BA 

di دنک‎ NGA A ANAA وَسَطَالسَّرِيرِوَأ‎ aa AN انرس‎ 

SEL‏ ةانقو JA kik‏ اسک 


5804. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Abu Adl Dluha dari Masrug dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengerjakan shalat di atas kasur, sementara 
aku terlentang antara beliau dan Kiblat, ketika itu aku hendak buang hajat, dan aku tidak 
suka jika berdiri, hingga akhirnya aku menghadap beliau dan mundur secara pelan-pelan." 


Bab: Diberi bantal 


Pa PEN KASN محمد‎ BAE bai or AS Kas 


LA 


SEGAH ea بيك ريڪل‎ Pe AH ÊNGG 


A 


BISA‏ عليه A ing AN Seagate‏ حَشْوُهَالِيكُ فَجَلَسَعَلَ 


RAs 27 


ANY ba AYAH e 


w 


PELEN S NALA JB gan GBU NGA 


Sa MS Aas Tan Kék 


5805. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Khalid. Dan 
diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun telah menceritakan kepada kami Khalid dari 
Khalid dari Abu Qilabah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Al Malih dia berkata; 
"Aku bersama ayahmu Zaid pernah menemui Abdullah bin 'Amru kemudian dia 


Aan AGEE‏ الله 


menceritakan kepada kami bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam pernah mendengar kabar 
tentang puasaku, lalu beliau menemuiku, maka aku langsung menghamparkan bantal kulit 
yang dalamnya terbuat dari serabut, namun beliau duduk di atas tanah, hingga bantal 
tersebut berada antara aku dan beliau, beliau bersabda kepadaku: 'Tidakkah cukup bagimu 
(berpuasa) tiga hari setiap bulan? ' Jawabku; "Wahai Rasulullah (aku mampu lebih dari itu - 
red).' Beliau bersabda: 'Kalau begitu lima hari (setiap bulan)." Jawabku; "Wahai Rasulullah 
(aku masih mampu lebih dari itu -red)." Beliau bersabda: 'Kalau begitu tujuh hari (setiap 
bulan).' Jawabku; 'Wahai Rasulullah (aku mampu lebih dari itu -red).' Beliau bersabda: 'Kalau 
begitu sebelas hari (setiap bulan).' Aku berkata: "Wahai Rasulullah, (aku mampu lebih dari 
itu).' Beliau bersabda: "Tidak ada puasa lebih dari puasanya (nabi) Daud yaitu setengah masa, 
puasa sehari dan berbuka sehari). 


WA 
2 
LAU 


23 ص‎ 2 SA A Pa -2 ma LoL ر و‎ 

Teall بك‎ é. 2 A2 .. 12 ATA .> |٠612 ah E OCA ES 
الشام حو‎ SA ANE ةع إِبّرَ اهم‎ MAS حدثتا يز يد عن شعْبّه‎ AO Wa 
IM 


LA 2 
e e w w 


O لس‎ -3 0 Ar 2 ھور سے عي م واه‎ 253 A ANGEL 
JALAN إلى الشأم قاق‎ iE حَدَتَمَابُوَالوَلِيدِحَدَتْتَاشْعْبَعَنْمُغِيرَةَعَنّإِبّرَ اهم قال ذهب‎ 
Ass L Aai Wazh MEN ENIK IL SANAN NS 
JASA AN اء ققال مِمَنَ أَنَتَقَالَمِنَ‎ NG NY) AS ala, 33 کون قال الله‎ 8 
و‎ DAN ور کک رك و فاته و د یو < م و‎ . 
IS أؤ‎ ah الس‎ SEMAI, صا حب الس الذِي‎ gh ja) 
2 AAA 27 1.5 2 Tiny و‎ cg ap - - Tea ام‎ 3 
ليس فيڪَمَ‎ GI LAS يعني‎ gak من‎ la gak الله‎ a الذي اجار هالت على لِسَانَرَ سو‎ 
DA P م و‎ 4 A E البرك‎ E 0 9 و‎ 7 
(وَاللَيّلِإِذا يَعْشَى) قالو الد كر‎ NGA ANAKAN HS a الوسَادِيَعُنِي‎ IN السو‎ LS 
Pa 44 BW - A, 
Ae 21244 A A ور‎ As 0 S 4 AME 5. 2l AA AK KZA - 
GI sak KAN KAA gana PASS ن و‎ SAN SS SN RILIS S3 
5806. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'far telah menceritakan kepada kami 
Yazid dari Syu'bah dari Mughirah dari Ibrahim dari 'Algamah bahwa dia pernah datang ke 
negeri Syam. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid 
telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mughirah dari Ibrahim dia berkata; Algamah 
pernah pergi ke Syam, lalu dia masuk Masjid, shalat dua raka'at dan berdo'a: "Ya Allah, 
limpahkanlah kepadaku untuk mendapatkan teman yang shalih." Kemudian dia bermajelis 
bersama Abu Ad-Darda', Maka Abu Ad-Darda' bertanya: 'Dari manakah asalmu? ' Algamah 
menjawab, 'Dari Kufah.' Abu Ad-Darda' berkata: 'Bukankah kalian diantara kalian terdapat 
orang yang mengetahui rahasia Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang tidak ada orang lain 
mengetahuinya kecuali dia, yaitu Hudzaifah? Bukankah diantara kalian terdapat juga orang 
yang telah Allah jauhkan dari setan melalui lisan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, yaitu 
'Ammar? Bukankah diantara kalian terdapat juga orang yang dikenal sebagai pemilik siwak 
dan bantal yaitu Ibnu Mas'ud? Bagaimanakah Abdullah membaca firman Allah: ("Wal laili 
idzaa yaghsyaa')? Maka menjawab; 'Wadz dzkari wal untsaa.' Abu Ad-Darda' berkata, 'Masih 
saja orang-orang seperti itu hingga mereka membuatku ragu dengan sesuatu yang pernah 
aku dengar dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam." 


Bab: Tidur siang setelah jumat 


HE IS Ben NN GA ea 


AA 0 
5807. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dia berkata: "Kami sering galilulah (tidur siang) 
dan makan siang setelah Jum'at." 


Bab: Tidur siang setelah jumatan 


ے NGE‏ ور و ور ر ےو اہ و و Ne‏ م u cM s9 275 2 NA‏ 
م م 2 ۾ و و ا .2 7 GA,‏ ر هورم 0 
an) NGA‏ مر AI E IA‏ چا جاء رشو لال صا AAA‏ 


PAS کان بيني و‎ BALL AN Na Ios كلم‎ MEME 
PIN Pe E ir e ل و ا‎ TA مر‎ EAA 2. kas Kn 73 - ENG 
JAR AA Bisa DN AE gede SAS 


5 


5 456, kak وهو 33 مص طح قد‎ JAM rate aUe 4 Ra LG MI AS 


V 


BAB SIS هو‎ YEL a Saka ya Ar ا ل سول الله‎ ANEN 
AB 


5808. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dia berkata: "Tidak ada nama 
(julukan) yang paling disukai Ali selain Abu Turab, dan dia sangat senang bila dipanggil 
dengan nama tersebut, suatu ketika Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam datang ke rumah 
Fatimah 'alaihis salam, namun beliau tidak menjumpai Ali di rumahnya. Maka beliau 
bertanya: 'Di manakah anak pamanmu? ' Fatimah menjawab: 'Sebenarnya antara saya dan 
dia ada permasalahan, malah dia memarahiku. Setelah itu, ia keluar dan enggan beristirahat 
siang di sini.' Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: 
"Lihatlah, di manakah dia berada! ' Tidak lama kemudian, orang tersebut datang dan berkata: 
'Wahai Rasulullah, sekarang dia tengah tidur di masjid." Setelah itu Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam mendatangi Ali ketika ia sedang berbaring, sementara kain selendangnya 
jatuh dari lambungnya hingga banyak debu yang menempel (di badannya). Kemudian 
Rasulullah mengusapnya seraya bersabda: 'Bangunlah hai Abu Turab! Bangunlah hai Abu 
Turab! ' 


Bab: Menziarahi suatu kaum dan tidur siang pada mereka 


z 0 gi 20 22 4 0 r 2 wr 22 2 
je a a a رده‎ a WA ون‎ Dasa 


2 
ر 


< رر ر 


GAN سك قَالَقَلَمَاحَضَرَ‎ KERAS EGA AA Pa IN JA sala Ade 


ab si SESI دَلِكَ السَّكَقَالَ‎ aab s San KEE Kang 


5809. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'd telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abdullah Al Anshari dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ayahku dari 
Tsumamah dari Anas bahwa Ummu Sulaim, bahwa dia biasa membentangkan tikar dari kulit 
untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau istirahat siang di atas tikar tersebut, Anas 
melanjutkan; "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah tidur, maka Ummu Sulaim 
mengambil keringat dan rambutnya yang terjatuh dan meletakkannya di wadah kaca, 
setelah itu ia mengumpulkannya di sukk (ramuan minyak wangi), Tsumamah berkata; 'Ketika 
Anas bin Malik hendak meninggal dunia, maka dia berwasiat supaya ramuan tersebut 
dicampurkan ke dalam hanuth (ramuan yang digunakan untuk meminyaki mayyit), akhirnya 
ramuan tersebut diletakkan di hanuth (ramuan yang digunakan untuk meminyaki mayyit)." 


24 


2 


n اة‎ MER Ta J jne 
LA SN يَوْماقَاَطْعَمَتَهُقَتَامَرَسُولُ‎ SEA كات تحت عْبَادة بن‎ KANAKA 
AA D 050 SEN SAN ام‎ 3 sd EA KEAVA BA YA BAG 
FHP Aa كك يرسو لاله ققال تاش‎ a NA ENG Nging binaan 00 


LA 


Sad AI AI AS palangi کون‎ SA Jana 
ea AT Aa euy Aa po EN Naa ala nana TEE 


- د‎ - Z LA AA weh LANG DNA 5 
NAS KANG 556 BE Jaa NEGEN عر صو‎ Na رسو لاله کال‎ 


ES Aa شین ا‎ E عا‎ MERE NORA Sia issa 
LL Nabi ASI ES padas JAGA ga) 


5810. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah bahwa dia mendengar Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata: "Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pergi ke Ouba', maka ia 
akan menemui Ummu Haram binti Milhan, dan Ummu Haram pun akan menjamunya, -dia 
adalah isteri dari 'Ubadah bin Shamit-. Suatu hari beliau menemui Ummu Haram, lantas ia 
menghidangkan makanan untuk beliau. Setelah itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
tertidur, tiba-tiba beliau terbangun sambil tertawa. Kata Ummu Haram, saya bertanya: 'Apa 
yang menyebabkanmu tertawa wahai Rasulullah? ' Beliau menjawab: 'Sekelompok umatku 
diperlihatkan (Allah) kepadaku, mereka berperang di jalan Allah mengarungi lautan seperti 
para raja di atas singgasana atau bagaikan para raja di atas singgasana.' -Ishag ragu antara 
keduanya- Aku berkata; 'Wahai Rasulullah, do'akanlah semoga saya termasuk diantara 
mereka.' Kemudian beliau mendo'akannya. Setelah itu beliau meletakkan kepalanya hingga 
tertidur. Tiba-tiba beliau terbangun sambil tertawa. Lalu saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, 
apa yang membuatmu tertawa? ' Beliau menjawab: 'Sekelompok umatku diperlihatkan 


(Allah) kepadaku, mereka berperang di jalan Allah mengarungi lautan seperti para raja di 
atas singgasana atau bagaikan para raja di atas singgasana." Lalu saya berkata: "Wahai 
Rasulullah, do'akanlah saya semoga termasuk diantara mereka! ' Beliau bersabda: 'Kamu 
termasuk dari rombongan pertama.' Pada masa (pemerintahan) Mu'awiyah, Ummu Haram 
turut dalam pasukan Islam berlayar ke lautan (untuk berperang di jalan Allah), ketika 
mendarat, dia terjatuh dari kendaraannya hingga meninggal dunia.' 


Bab: Duduk apa yang mudah baginya 


$ PARRA PAN ga kêng ANA EALS عبد اله‎ As ra 
AE LAN Julia ME E genit, A صلا ا‎ kN LIKE رَضِيَ‎ 


LA 


oa‏ 2 و TAWANG I Ta $ DLL‏ ارو و 
کڑ ہوا یرای ھلک KA NA ie‏ 


SAN ra Sai 
5811. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri dari 'Atha' bin Yazid Al Laitsi dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu 
dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengenakan dua pakaian dan dua 
transaksi jual beli, yaitu; isytimalus shama', (menggantungkan pakaiannya disalah satu 
pundaknya dan membuka salah satu betisnya tanpa mengenakan pakaian lainnya), dan 
duduk dengan menempelkan lutut ke dada sambil mengenakan pakaian, hingga 
menyebabkan auratnya terbuka). Dan melarang mulamasah (seseorang yang memegang 
pakaian orang lain tanpa memeriksanya terlebih dahulu) dan Munabadzah (seseorang 
melempar pakaiannya ke orang lain atau sebaliknya, lalu terjadilah transaksi jual beli tanpa 
boleh memeriksanya terlebih dahulu)." Hadits ini juga diperkuat oleh riwayat Ma'mar dan 
Muhammad bin Abu Hafshah serta Abdullah bin Budail dari Az Zuhri." 


Bab: Berbisik-bisik ditengah kerumunan orang 


MBS PANEN PASA‏ عر عاش ala YEN SG serah‏ مِنِينَكَالتَ 


STI ZA 


GIANG Éa 33 MEN Segla gal ii NGANG A TES 


8 ME ka sale Je pn Gana yaaa BA لاو‎ Pc SES 


< 2 عدي 


K> CPR Eé KAGAN 3 SLES ade 
aa EN SAN Aa i a NG ENG ÉNS 


LES GENG MA a gate g ANN a WG Aas bae 
ade NE 5 BATIK KAA Anang ATAS áfás لضي‎ 


ر 


5 02 7 


BASE وسار وي لخر‎ AANG كلت أله تع خي‎ ea GA 


ana Gn 00 رر‎ A 7 2 9 LAG PEN ra A? A AG 1 2 
SI ب دِالْعَامَمَرَّتَينِْوَلاأرَى الأجل‎ 33K ASASI 6 akan آن كل‎ IMA OS جبريل‎ 


LA LA 9 4 4 1 
22 KASI «27 5م‎ See ASN کلف‎ 22. KA | م‎ NG ر‎ 2 
LA 
- 


A A - Kg Z 
SAN er fu. ZAWA SS MAN OEA RARA EAA «| 7 
Aa Woie iona pad سَارّني النَانِية قال يًافاطمة آلا ترصن أن‎ 


5812. Telah menceritakan kepada kami Musa dari Abu 'Awanah telah menceritakan kepada 
kami Firas dari 'Amir dari Masrug telah menceritakan kepadaku Ummul Mukminin Aisyah dia 
berkata, 'Suatu ketika kami para istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang berkumpul dan 
berada di sisi beliau, dan tidak ada seorang pun yang tidak hadir saat itu. Lalu datanglah 
Fatimah 'alaihi salam dengan berjalan kaki. Demi Allah, cara berjalannya persis dengan cara 
jalannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ketika melihatnya, beliau menyambutnya 
dengan mengucapkan: "Selamat datang hai puteriku!" Setelah itu beliau mempersilahkannya 
untuk duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. Lalu beliau bisikkan sesuatu 
kepadanya hingga ia (Fatimah) menangis tersedu-sedu. Ketika melihat kesedihan Fatimah, 
beliau sekali lagi membisikkan sesuatu kepadanya hingga ia tersenyum gembira. Lalu saya 
(Aisyah) bertanya kepadanya ketika aku masih berada di sekitar isteri-isteri beliau-: 
'Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memberikan keistimewaan 
kepadamu dengan membisikkan suatu rahasia di hadapan para istri beliau hingga kamu 
menangis sedih.' -Setelah Rasulullah berdiri dan berlalu dari tempat itu-, saya pun bertanya 
kepada Fatimah 'Sebenarnya apa yang dibisikkan Rasulullah kepadamu? ' Fatimah 
menjawab; 'Sungguh saya tidak ingin menyebarkan rahasia yang telah dibisikkan Rasulullah 
kepada saya." 'Setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggal dunia, saya bertanya 
kepadanya, 'Saya hanya ingin menanyakan kepadamu tentang apa yang telah dibisikkan 
Rasulullah kepadamu yang dulu kamu tidak mau menjelaskannya kepadaku.' Fatimah 
menjawab, 'Sekarang, saya akan memberitahukan. Lalu Fatimah memberitahukan kepadaku, 
katanya: 'Dulu, ketika Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam membisikkan sesuatu kepadaku, 
untuk yang pertama kali, beliau memberitahukan bahwa Jibril biasanya bertadarus Al Our'an 
satu atau dua kali dalam setiap tahun dan kini beliau bertadarus kepadanya sebanyak dua 
kali, maka aku tahu bahwa ajalku telah dekat. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan 
bersabarlah. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulumu adalah aku.' Fatimah berkata: 
'Mendengar bisikan itu, maka saya pun menangis, seperti yang kamu lihat dulu. Ketika beliau 
melihat kesedihanku, maka beliau pun membisikkan yang kedua kalinya kepadaku, 
sabdanya: 'Hai Fatimah, tidak maukah kamu menjadi pemimpin para istri orang-orang 
mukmin atau menjadi sebaik-baik wanita umat ini? ' 


Bab: Telentang 


LA ad Ta IM we. 
ANG م وريه‎ KASANGA TANS ANIL Aaya A BN رودي‎ PA LK 
Z 


ve 


g% 


A 4 Tu‏ برلا 1 28 P Pd j s Hang‏ و24 
رَس ول الله صلی aa‏ الْمَسَحِدِمُسَتَلْقِيَارَاضِعًا SANGE AA SA‏ 


5813. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 
'Abbad bin Tamim dari Pamannya dia berkata; "Saya pernah melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidur terlentang di masjid sambil menumpukan salah satu kakinya di atas 
kakinya yang lain." 


Bab: Berbisik-bisik dengan dua orang dan meninggalkan ketiganya 


ALE pe BLESS ANIS MASA بن يو شف ا‎ BE SI 


th Bo رر‎ 


AÉ PN AE KY AG سَلَّمْكَالَإدًا‎ PAEA ga 


5814. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; 
telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua 
orang berbisik-bisik dengan membiarkan yang ketiganya." 


Bab: Menjaga rahasia 
af Ba ايع أي‎ AR Pa Sit ا ج‎ AAS As 
ر‎ JAS AL i efus 20210001 Intl AE ISA 


5815. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shabah telah menceritakan kepada 
kami Mu'tamir bin Sulaiman dia berkata: saya mendengar Ayahku dia berkata: saya 
mendengar Anas bin Malik bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membisikkan 
suatu perkara rahasia kepadaku, maka hal itu aku tidak akan kuceritakan kepada siapapun. 
Dan sungguh Ummu Sulaim pun pernah bertanya tentang rahasia tersebut, namun aku tidak 
menceritakannya." 


Bab: Jika lebih dari tiga orang, tidak masalah berbisik-bisik 


3G kel £ AGA? LG 2 554 579 7 - 156) TA yA 2593 7, A ےچ‎ 
A Da AU Cd ل‎ 


7 AJ AH Ta لكر‎ Ps PA prn sade 
5816. Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah radliallahu "anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Apabila kalian bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa 
menyertakan yang ketiga sebelum ia berbaur dengan yang lain, karena hal itu dapat 
menyinggung perasaannya." 


SAN‏ يسم 


z4 


TEE GE EN gi KE SAS 


KA 


2A 


PETA 


Le ANI si 5 Aas BA DI An), Man Ji يماق مىقار‎ 
Ga BEM 546 SER فعضب حَنَّى احمَرَ‎ aa USA ya AS BA 29 AV AN 


7 
- AL کے‎ 
P 4 
* . 
4 - 


5817. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Syagig 
dari Abdullah dia berkata: "Suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membagi-bagi 


suatu pembagian, lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata: "Sungguh pembagian ini tidak 
dimaksudkan untuk mengharap ridla Allah". Lalu aku berkata: 'Demi Allah, sungguh aku akan 
mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu aku pun menemui beliau ketika beliau 
bersama orang-orang, dan membisikkannya kepada beliau." Maka beliau marah hingga aku 
lihat tampak kemarahan pada wajah beliau. Beliau lalu bersabda: 'Semoga Allah merahmati 
Musa, karena dia biasa disakiti lebih banyak dari ini dan dia tetap shabar." 


Bab: Berbisik-bisik sekian lama 


0 وو 
PAN‏ 


3 a pa Aa Kan کد کاش‎ PA Nas دشار حَدَتْنَامْحَمَّدُ‎ NA CA 2 


- ri 7 
PA A 


FO aa | PRANA NAN ya قَالَأَقِيمَتٌ الصَّلَادَوَرَ ر‎ 


Pa 


Man 


5818. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Aziz dari 
Anas radliallahu 'anhu dia berkata; "Iqamah telah dikumandangkan, sementara ada seorang 
laki-laki yang masih berbisik dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan orang itu 
masih saja berbicara dengan beliau hingga sebagian dari para sahabatnya tidur. Setelah itu 
beliau bangun dan shalat." 


Bab: Jangan api dibiarkan saat tidur 


“Ga 


NA AN KAN AN dab NGE aa D 


5819. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Ibnu 
'Uyainah dari Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Janganlah kalian meninggalkan api (dalam keadaan menyala) di rumah kalian 
ketika kalian tidur." 

AAA KA SAN! AE, SAS 


a‏ وس م ر 


basa PLAN ee AN Kasa b تقال اجو‎ 
PEE aokii; AA É 


5820. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al A'Ala` telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu 
dia berkata: "Pada suatu malam salah satu rumah penduduk Madinah terbakar ketika 
penghuninya tertidur. Ketika hal itu diceritakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Sesungguhnya api adalah musuh kalian, karena itu bila kalian hendak 
tidur, maka padamkanlah ia lebih dahulu." 


KE AA er abis Anak ENG NG A SESS 
Bea PA BN eis دو‎ a ae الال رَس ولاه صل‎ 


2 A79 


LITE IS LK KAS AN 


5821. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Hammad 
dari Katsir yaitu Ibnu Syindzir dari 'Atha` dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma dia 
berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tutuplah tempat air kalian, pintu 
rumah kalian, dan matikanlah lampu kalian, karena binatang-binatang berbahaya bila datang 
dapat menarik sumbu lampu sehingga dapat berakibat kebakaran yang menyebabkan 
terbunuhnya para penghuni rumah." 


Bab: Menutup pintu ketika malam 


lasase GN ke قَالَكَالَرَسُو لاله‎ PENI ANGAS AA ai ا‎ kera 


2 


AART PEN SAE A51 JA ola Hadi‏ وات 
SALE‏ 4 حب قال واو بعو د يَعْرضه 


5822. Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Abu 'Abbad telah menceritakan kepada 
kami Hammam telah menceritakan kepada kami 'Atha' dari Jabir dia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Matikanlah lampu-lampu kalian pada malam hari jika 
kalian tidur dan tutuplah tempat air kalian serta wadah makanan dan minuman kalian." 
Hammam mengatakan: dan aku kira Atha' juga mengatakan: "Walaupun hanya dengan 
sesuatu yang dapat menutupinya." 


Bab: Khitan setelah dewasa dan mencabut bulu ketiak 


Au NG و‎ GAN > م م.م > >> و‎ EAE 2 رم دم‎ 
jk الي‎ TK Sa AKAN 


BINI ISSN BESI عَلَيَهوَسَلََكَالَالْفطْرَةْحمَش‎ AN aan اا‎ 
ME a 


5823. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Oaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "(Sunah) fitrah itu ada lima, yaitu: 
khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, mencukur kumis dan memotong 
kuku." 


IA Ren ANE MEI PA EL A Ngah SISA 


7 7 


Lu 


Sa pan Sea‏ بعد sa ESA Keno‏ مُحَفَّقَدَكَالَ gp‏ عَبّد اله 


Bras, AS SAM مع ا ااا‎ ANA BA 
الرَحَادِوَكَالَيِالْقَدُوموَهُوَمَوَضِعٌ مُسَدَة‎ a 


5824. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib bin Abu Hamzah telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu 
Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Nabi) Ibrahim berkhitan 
setelah berusia delapan puluh tahun dan beliau khitan dengan menggunakan kampak." Abu 
Abdullah berkata: telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada 
kami Al Mughirah dari Abu Az Zinad. Dan perkataanya di Aaddum dengan menggunakan 
tasydid (dalnya), maksudnya suatu tempat (di Halb atau Aleppo)." 


LA 


NAN Pa KB KAN ماري‎ AH gen NE SS 


Igis gaes kabina KA RENAE Ar إسْحَاقَ عَنسَعِيدِ بن‎ 
Mee BESI يَخْتِنُونَالوَجُلَ حى‎ SI AS IG asa 


0 
.. 
A 


ina Ui pala page PANA المي سل و‎ SA MEN ویرت ی بر‎ Ana ع‎ aé eal 


5825. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah mengabarkan 
kepada kami 'Abbad bin Musa telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far dari Isra`il 
dari Abu Ishaq dari Sa'id bin Jubair dia berkata; Ibnu Abbas ditanya; "Seperti apakah kamu 
ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat?" Dia menjawab; 'Waktu itu saya telah 
dikhitan.' Dia juga berkata; 'Dan orang-orang tidak dikhitan kecuali setelah mereka dewasa 
(baligh)." Dan berkata Ibnu Idris dari ayahnya dari Abu Ishaq dari sa'id bin Jubair dari Ibnu 
Abbas ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam wafat saya telah dihitan. 


Bab: segala senda gurau adalah bathil jika memalingkan ketaatan kepada Allah 


A‏ م 


WEE EA JAN ME un Pa دتا نين‎ 
SAN حَلفهباللاتو‎ BI ia حلفم‎ AM سو لاله صل ال‎ pa PA 


2A 27 


SRI PUNIRE 7 FI JAN Jah 


5826. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Humaid bin 
Abdurrahman bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa diantara kalian bersumpah dengan Laata dan Uzza, hendaknya ia segera 
mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah (tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah).' Dan 
barangsiapa mengatakan kepada saudaranya, 'Mari kita taruhan.' Hendaknya ia segera 
bersedekah." 


Bab: Bangunan 


A داعو‎ 


ENET AE GE dee daa Sen Sa sn حد‎ 
PAPUA EA A pa inna LA Jaa 


EN A 
5827. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Ishag 
yaitu Ibnu Sa'id dari Sa'id dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma dia berkata, "Aku pernah 
bermimpi membangun suatu bangunan bersama Nabi shallallahu "alaihi wasallam yang 
dapat melindungiku dari hujan dan terik Matahari, dan tidak ada satupun dari Makhluk Allah 
yang membantuku (selain beliau shallallahu 'alaihi wasallam)." 


NGANG AI PAS aaa 9 ELANG DAR AA AH 764 SHALA د‎ 


pa را‎ 
R 


TE 26 5 2و ,3 - 28 2 مام وهم‎ F 
قال و اله‎ ab PNS A SEA An 
WA NGETEN 


5828. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan, 'Amru mengatakan: Ibnu Umar mengatakan; "Aku tidak pernah membangun suatu 
bangunan dan tidak juga menanam pohon kurma setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
wafat." Sufyan mengatakan; 'Lalu hal itu aku memberitahukan kepada sebagian keluarganya, 
namun dia mengatakan, 'Demi Allah, sungguh dia pernah membangun (suatu bangunan).' 
Sufyan mengatakan: aku berkata: "Semoga saja Ibnu Umar mengatakan hadits tersebut 
sebelum dia membangun (suatu bangunan). 


Lea 


Ha 


Kitab: Do'a 


Bab: setiap nabi telah mempunyai doa yang dikabulkan 


ر يم 22 ANGGA‏ ر Tp‏ ادوع ار a PE,‏ 2 00 شري را اي 
ل جيل قل شدي en‏ رارك WANG Aa ga‏ 

7 اه ل ع كر AM‏ 7 ورگ وو ah‏ 22 70 

Sen AAA, EMANG ah دعو‎ a قال ل ڪل‎ a 
الآخرَة‎ 

5829. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Setiap Nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, sedang aku ingin 
menyimpan doaku sebagai syafa'at untuk umatku di Akhirat nanti." 


Pi 
A fa - Ai 


SALAM SAN JING‏ ټوو سام قال AS‏ لش 


A Kean PAOA sJ E 


5830. Khalifah pernah berkata kepadaku; Mu'tamar mengatakan; saya E Ayahku 
dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Setiap Nabi pernah 
meminta suatu permintaan -atau beliau bersabda- setiap Nabi mempunyai doa yang telah 
dikabulkan, sedang aku ingin menyimpan do'aku sebagai syafa'at untuk umatku di hari 
Kiamat nanti." 


Bab: Istighfar paling utama 


GA? 4ر‎ ga ری‎ STA a | رور ايم مص ل كر‎ Srki, 
A ASE AN MS LAN B5 IE SAS Ye Aura 


ya AN LANA‏ رضي ALE IS ANYER‏ سم سيد 
A NANG SETAN BA JEN)‏ وَأَنَاعَبَدُكَوَأَتَاعَلَعَهَدِكَ وَوَعَدِكَمَا 
aa ADA A BAANG A DR Lie iya PALA‏ 


ES Jai قلا سي فهو مِنّ‎ Hip SSS a KAA تقالو‎ Ina SA 
SM SEA AU UEA 


5831. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Al Husain telah menceritakan kepada kami Abdullah 
bin Buraidah dia berkata; telah menceritakan kepadaku Busyair bin Ka'b Al 'Adawi dia 
berkata; telah menceritakan kepadaku Syaddad bin Aus radliallahu 'anhu dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam; "Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah; kamu 
mengucapkan: 'ALLAHUMMA ANTA RABBI LAA ILAAHA ILLA ANTA KHALAQTANI WA ANA 
'ABDUKA WA ANA 'ALA 'AHDIKA WA WA'DIKA MASTATHA'TU A'UUDZU BIKA MIN SYARRI 


MAA SHANA'TU ABUU`U LAKA BIDZANBI WA ABUU U LAKA BINI'MATIKA 'ALAYYA FAGHFIRLI 
FA INNAHU LAA YAGHFIRU ADZ DZUNUUBA ILLA ANTA (Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, 
tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku 
adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan janji-Mu sesuai dengan kemampuanku. 
Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatanku, aku mengakui dosaku kepada-Mu 
dan aku akui nikmat-Mu kepadaku, maka ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa selain-Mu) '." Beliau bersabda: 'Jika ia mengucapkan di waktu siang 
dengan penuh keyakinan lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk 
dari penghuni surga. Dan jika ia membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan lalu 
meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk dari penghuni surga.' 


Bab: Istighfar nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam sehari-semalam 


SDN EN EA قال اخم يأبو‎ NE EH SISA 


BUAS KAN MENGAN 59 rate 5 AI gan gak هر ير‎ 


© مم © 


AECA 


5832. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 
Abdurrahman dia berkata; Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar (meminta ampunan) 
dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari lebih dari tujuh puluh kali." 


Bab: Taubat 


jab sii ioa MS 2. PKS ara‏ عَنَالْحَارِث بُوِسُوَيدٍ 
ag Je RI ena PARA PN AA KANA‏ عليه AN en arah PAM‏ 
247 ر 7 7 l? A3 Ey‏ 2 2 عله < 4 . - 
TE kaga KN Jek EN A‏ 
Nasi‏ بەھ t ASI ÊNGG eT AJE‏ بِتَوْبَةَعَبدِومِنْرَجلِمَرَلَمَئَرِلاوَيهِ 


2 2 


a A E Alya‏ َدَّدَهَبَتَرَاجِلَتَهُ 


a‏ 4 و 21 AT AN‏ ر اا Ka‏ رس 
Fl AN ki‏ أو BISA ANG‏ جع تام کو Aa‏ 
GAGAHAN BA HA AI ES 3 AAS PURI EL‏ 


4s 7 


gal Aot NE SANG WK A h ga كال ىدوا‎ SEE Li 
AN EA HA IA GUS ICA KAA AT 5 ga قالات‎ e 7 | 


2239 


a‏ بال 


5833. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abu Syihab dari Al A'masy dari 'Umarah bin 'Umair dari Al Harits bin Suwaid telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Mas'ud mengenai dua hadits, salah satunya dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan yang lain dari dia sendiri, dia berkata, "Sesungguhnya 
orang mukmin melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung, ia khawatir gunung 
itu akan menimpanya, sedangkan orang fajir (selalu berbuat dosa) melihat dosa-dosanya 
seperti lalat yang menempel di batang hidungnya, kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu 
terbang." Abu Syihab mengisyaratkan dengan tangannya di atas hidungnya. Dia juga berkata, 
'Allah merasa gembira karena taubatnya seorang hamba melebihi kegembiraan seseorang 
yang tengah singgah di suatu tempat yang mencekam dengan ditemani hewan 
tunggangannya, perbekalan makanan dan minuman berada bersama tunggangannya, 
kemudian ia meletakkan kepalanya lalu tertidur. Ketika ia terbangun dari tidurnya, ternyata 
hewan tunggangannya terlepas dengan membawa perbekalan makanan dan minumannya, 
hingga ketika ia merasa sangat panas dan haus, atau seperti yang dikehendaki Allah, ia pun 
berkata, "Sebaiknya aku kembali saja ke tempat tidurku semula.' Kemudian ia kembali dan 
tertidur. Ketika ia mengangkat kepalanya, ternyata hewan tunggangannya telah berada di 
sisinya.' Hadits ini juga diperkuat oleh Abu 'Awanah dan Jarir dari Al A'masy. Abu Usamah 
berkata, telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami 
'Umarah saya mendengar Al Harits. Dan Syu'bah, Abu Muslim yaitu 'Ubaidullah Al Kufi 
pengawalnya Al A'masy juga berkata: dari Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari Al Harits bin 
Suwaid. Abu Mu'awiyah berkata: telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 'Umarah 
dari Al Aswad dari Abdullah dan dari Ibrahim At Taimi dari Al Harits bin Suwaid dari Abdullah. 


دیسا ا کاڈ ا CEWE NGGE NE ANGSA GANG AL‏ اي مالك No ENG‏ اعا 
Ala l‏ بان e‏ ده دس بن PALU‏ يه 
A‏ 


ر رت ر يم ور ر ر GG”‏ ر NIET‏ ا رر gÍ 0 ANG NGA? LG KK‏ 
وَسَلَمَ حو SA SS‏ همام ES SA‏ رَضِيَ NGAEN‏ قال رسو ل ال صل اله 


NG Hall AMI EEE 21: و کو و‎ AA 21 
5 A A & & 4 Z D 
هو قد أضلةفيأرضفلاة‎ n كم سقط عل‎ a ur Ga sané 


5834. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah menceritakan kepada kami Habban telah 
menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah telah 
menceritakan kepada kami Anas bin Malik dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Dan 
diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Hudbah telah menceritakan 
kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas radliallahu 'anhu 
dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah lebih gembira dengan 
taubat hamba-Nya melebihi salah seorang dari kalian yang mendapatkan hewan 
tunggangannya yang telah hilang di padang yang luas." 


Bab: Berbariung pada lambung sebelah kanan 
KA paha Lu, PANS ? oR 7 PAN, K6 5 2 0م‎ KS 
AN ES ap ri 6 ANGE Sasa MEN it ge ya MA SAS عبد اله بن محمد‎ CSS 


dea 


Nak 2 و‎ fys و رر ور ا‎ NG و ور‎ D 
كعة فإذ‎ 55 ing يُصَلٍمِنَالليّل إِخَدَى‎ a 545 الله‎ be GAS KE رَضِيَ‎ 


AA, 28A م‎ 


Z P 
2 Z g2? [4 2 و‎ 2 
AZAS LA دير‎ Bn و‎ E Ag ر رر ر را‎ 
۰ 3 5 د“‎ c A . 4 h NG ea’ 0... 
نقيؤ دنه‎ ESR mean Al 2 إل حھیعتاں‎ 2 
A 46 Pa 7 EL r 7 A 2 


A 


5835. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah 
dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam biasa mengerjakan 
shalat malam sebelas raka'at, apabila terbit fajar, beliau shalat dua raka'at ringan, lalu beliau 
berbaring ke sebelah kanan hingga mu'adzin datang untuk mengumandangkan adzan." 


Bab: Bermalam dalam keadaan suci dan keutamaannya 
Su NA a a MAAN قال فت مضو‎ RAR مدو‎ ANA 
MANA َل سيب مىك فكو او صو‎ ajah Aga 25 


“LA 


2 


5 AP يإِلَيَكَوَ‎ AE Sa mi Bi SAMA 3 Sen 
ETERA EET : ar PA Perai 
دهي لكاي رمف‎ NE BG خر‎ Gale AR ممت عل‎ KALAWAN 
SAR ANU NIS 


SAN NG. 


5836. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir dia berkata; saya mendengar Manshur dari Sa'd bin Ubaidah dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Al Barra’ bin 'Azib radliallahu 'anhuma dia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Apabila kamu hendak tidur, maka 
berwudlulah sebagaimana kamu berwudlu untuk shalat. Setelah itu berbaringlah dengan 
miring ke kanan, dan ucapkanlah: 'ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSI ILAIKA WAFAWADLTU 
AMRII ILAIKA WA ALJA'TU ZHAHRI ILAIKA RAHBATAN WA RAGHBATAN ILAIKA LAA MALJA`A 
WALAA MANJAA MINKA ILLA ILAIKA AMANTU BIKITAABIKA ALLADZII ANZALTA WA 
BINABIYYIKA ALLADZII ARSALTA (Ya Allah ya Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu, aku 
serahkan urusanku kepada-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dalam keadaan harap dan 
cemas, karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari adzab-Mu kecuali 
dengan berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan 
dan aku beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus).' Apabila kamu meninggal (pada 
malam itu) maka kamu mati dalam keadaan fitrah (suci). Dan jadikan bacaan tersebut 
sebagai penutup ucapanmu (menjelang tidur).' Maka aku berkata: 'Apakah saya 
menyebutkan: 'Saya beriman kepada Rasul-Mu yang telah Engkau utus? ' Beliau menjawab: 
"Tidak, namun saya beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus." 


Bab: Bacaan saat akan tidur 


SM 3 NGGE EA ASA KAEN SAS‏ ربعي بن راش EN PENA‏ كَانَ 


SANGA NGANG) 3 PAN رى فر اضە ال‎ Ada Pata ALZA 


46 ع اع ا‎ > ta و‎ ۴ 
s SE KANAL 


5837. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdul Malik dari Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah bin Yaman dia berkata: "Apabila Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan: 'Bismika amuutu wa ahya 
(Dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup).' Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan: 
"Al Hamdulillahilladzii ahyaana ba'da maa amatana wailaihi nusyur (Segala puji bagi Allah 
yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya lah tempat 
kembali)." 


DAA ر‎ 


Bes PAN SG سحا‎ Sa EN Nan Dia 
Fa SANG e a Par DIA 


ANJAS Dasa ABI UA Esia 


- 
2 م‎ 27 A > T 


KEL AN WE ALASAN, BEA‏ إِلَيَكَرَعْبَة 
AA‏ ملعاو KAN‏ إلا elas aa SAS 4 LAM DH‏ 


2 


SAKA Sa 
5 مت مل على‎ 
A 


5838. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ar Rabi' dan Muhammad bin 'Ar'arah 
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dia mendengar 
Al Barra` bin 'Azib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memerintahkan seorang 
laki-laki..." dan driwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Adam telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al Hamdani 
dari Al Barra` bin 'Azib bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada 
seseorang, beliau bersabda: 'Apabila kamu hendak tidur, maka ucapkanlah; 'ALLAHUMMA 
ASLAMTU NAFSI ILAIKA WAFAWADLTU AMRII ILAIKA WA ALJA`TU ZHAHRI ILAIKA RAHBATAN 
WA RAGHBATAN ILAIKA LAA MAJA'A WALAA MANJAA MINKA ILLA ILAIKA AMANTU 
BIKITAABIKA ALLADZII ANZALTA WA BINABIYYIKA ALLADZII ARSALTA (Ya Allah ya Tuhanku, 
aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan urusanku kepada-Mu dan aku berlindung 
kepada-Mu dalam keadaan harap dan cemas, karena tidak ada tempat berlindung dan 
tempat yang aman dari adzab-Mu kecuali dengan berlindung kepada-Mu. Aku beriman 
kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku beriman kepada Nabi-Mu yang telah 
Engkau utus).' Apabila kamu meninggal (pada malam itu) maka kamu meninggal dalam 
keadaan fitrah (suci). 


Bab: Meletakkan tangan kanan dibawah pipi kanan 


77 وو 
PAN‏ 


Pe Epi AN EL GE عو‎ PASS اال‎ NANG 
KANG يقو‎ KOENI speria A sela Par KAN قال‎ 


2 


Sa SELAGI SU MBA قال‎ LAI Pe 


5839. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abdul Malik dari Ribi'l dari Hudzaifah radliallahu 'anhu dia berkata; 


"Apabila Nabi shallallahu "alaihi wasallam hendak tidur di malam hari, beliau meletakkan 
tangannya di bawah pipi, kemudian beliau mengucapkan: "Bismika amuutu wa ahya (Dengan 
nama-Mu aku mati dan aku hidup)." Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan: 'Al 
Hamdulillahilladzii ahyaana ba'da maa amatana wailaihi nusyur (Segala puji bagi Allah yang 
telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya lah tempat kembali).' 


Bab: Tidur dengan bertumpu lambung sebelah kanan 
ANG PELAN INA AA MA SA ANG 
IE: ya Waka [abaa adl Aa "at ال‎ AN كَانَرَسُو‎ IE از‎ 
AA PEGANG a a EA 
ISA Ie 3S AMAL ANN AN GAN KA 55 


“ 


r 
A 


TT Ks D Aa 


5840. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul 
Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Al 'Ala' bin Musayyib dia berkata; telah 
menceritakan kepadaku Ayahku dari Al Barra’ bin Azib dia berkata; "Apabila Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam hendak tidur, maka beliau berbaring ke sebelah kanan, kemudian 
beliau mengucapkan: 'ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSI ILAIKA WAFAWADLTU AMRII ILAIKA 
WA AJA TU ZHAHRI ILAIKA RAHBATAN WA RAGHBATAN ILAIKA LAA MALJA`A WALAA 
MANJAA MINKA ILLA ILAIKA AMANTU BIKITAABIKA ALLADZII ANZALTA WA BINABIYYIKA 
ALLADZII ARSALTA (Ya Allah ya Tuhanku, aku berserah diri kepada-Mu, aku serahkan 
urusanku kepada-Mu dan aku berlindung kepada-Mu dalam keadaan harap dan cemas, 
karena tidak ada tempat berlindung dan tempat yang aman dari adzab-Mu kecuali dengan 
berlindung kepada-Mu. Aku beriman kepada kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku 
beriman kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus).' Apabila kamu meninggal pada malam 
itu, maka kamu meninggal dalam keadaan fitrah (suci). -firman Allah "Istarhabuuhum" OS: Al 
A'raf: 116, diambil dari kata "rahbah (cemas) " seperti "malakuut" dari kata "mulk (kerajaan) 
"contoh "rahabuut (harap-harap cemas) " itu lebih baik dari "rahamuut (terlalu mengasihi) " 
kamu berkata: "Tarhabu" itu lebih baik dari "tarhamu." 


Bab: Doa ketika bangun malam 


Hj maa يَّعَنَ سَُفْيَانَعَنَسَلَْمَة‎ Dea HI Lena nur, HE 5s- 


n A 


4 07 A 753 Jaran para ZA ل ووم‎ 
ل‎ i OA نَحَاجَته 3 جهه‎ GA عله 3 ال‎ D e 
2 ah NA Ka << a 


ka E ANA: ak ja Ni AS Iss dtng 


7 4 kan w 2 21 Z 2 P 1 A 2 
PAR TA SS نقحو‎ ga AAS KARENA 


2 4 AAPA 4 Aa a A Ta 2a AR 2303 Lati, 
قلبي نوراو ق بَصَري وراو قمعي نورا‎ BKN 3) 53 LE 5 533 Ia 


Iis | 3 Tt Lc 3 Fagz م‎ ora 4+ ردب و 2 ےار وکر و‎ 
e a a 


EEA 


IN‏ کر یک SA AAA Aga Na‏ ند گر عَصَبي 
N A4‏ کر Mas‏ 


5841. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Mahdi dari Sufyan dari Salamah dari Kuraib dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia 
berkata: "Aku pernah bermalam di rumah Maimunah, lalu Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bangun untuk membuang hajat. Kemudian beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, 
lalu beliau mendatangi tempat air yang digantung dan membuka talinya. Kemudian beliau 
berwudlu di antara dua wudlu (dua kali dalam membasuh), tidak banyak namun sempurna. 
Kemudian beliau melaksanakan shalat, aku pun berdiri dan berjinjit khawatir beliau akan 
melihat bahwa aku memperhatikannya, lalu aku berwudlu dan berdiri untuk shalat. Maka 
aku berdiri di sebelah kiri beliau lalu beliau meraih telingaku dan menggeserku ke sebelah 
kanannya. Shalat beliau pun selesai hingga tiga belas rakaat. Kemudian beliau berbaring dan 
tertidur hingga terdengar tarikan nafasnya. Beliau jika tidur terdengar tarikan nafasnya, lalu 
Bilal mengumandangkan adzan untuk shalat, kemudian beliau shalat tanpa berwudlu lagi. Di 
dalam doanya beliau mengucapkan: ""ALLAHUMMAJ'AL FI OALBI NURAN WA FI BASHARI 
NURAN WA FI SAM'I NURAN WA 'AN YAMINI NURAN WA 'AN YASARI NURAN WA MIN FAUOI 
NURAN WA MIN TAHTI NURAN WA MIN AMAMI NURAN WA MIN KHALFI NURAN WA 
A'ZHIM LI NURAN' (Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam 
pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah 
kiriku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku dan 
muliakanlah cahaya bagiku)." Kuraib berkata: Ada tujuh di dalam dada, ia berkata, Lalu aku 
bertemu dengan salah seorang anak Al Abbas, lalu ia menceritakannya kepadaku, lalu 
menyebutkan: 'ASHABI WA LAHMI WA DAMI WA SYA'RI WA BASYARI' (Uratku, dagingku, 
rambutku dan kulitku)." la berkata: Dan menyebutkan dua hal lainnya. 


NG MEA ba نَا ي ملم‎ PA Cena NANG AA A AB VA نمه‎ 5 SA S3 
رضن‎ Int اللهك الْحَمدآنك و العو‎ IG GAS JAN pap) ka sa 5 Ba 


r 


reb AN a FANS AN raya‏ َوَكَكَالْحَمَُأَْتَ الْحَنَّوَوَعْدْكَ حى 


LAN 


AB 4 ور‎ Ban Ag a Pa ED MG رر‎ & aaz 2. 1ه‎ s& 
apoasa aias 


م و يي رار sad‏ 4 بِكَآمَنَْتوَإِلَيَكَأْتَبَتُوَبِكَحَاصَمَتوَإِلَيَكَحَاكَمُتٌ فَاغْفْرَ ليما 
OAT‏ كلتو ر منت و INI‏ ب : 2 
Ga <‏ - 


á KEY ANA "EMS 3 NE ERA Tn a وتو‎ 


IA 
A 


ugi 


5842. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Sufyan saya mendengar Sulaiman bin Abu Muslim dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa; 


"Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hendak bangun Tahajjud pada malam hari, beliau 
membaca: "ALAAHUMA LAKAL HAMDU, ANTA NUURUSSAMAWAATI WAL ARDH WAMAN 
FIIHINNA, WALAKAL HAMDU ANTA OAYYIMUSSAWAATI WAL ARDH WAMAN FIIHINNA, 
WALAKAL HAMDU ANTAL HAQQU, WAWA'DUKA HAQQ, WAOAULUKA HAQQ, 
WALIQAA'UKA HAQQ, WALJANNATU HAQQ, WANNAARU HAQQ, WASSAA'ATU HAQQ, 
WANNABIYUUN HAQQ, WAMUHAMMADUN HAQQ. ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU WABIKA 
AAMANTU WAILAIKA TAWAKKALTU, WAILAIKA ANABTU, WABIKA KHAASHAMTU, WAILAIKA 
HAAKAMTU, FAHGHFIRLII MA QADDAMMTU WAMAA AKHKHARTU, WAMA ASRARTU 
WAMAA A'LANTU, ANTAL MUQADDIM WA ANTAL MU`AKHIR LAA-ILAAHA ILLAA ANTA -atau- 
LAA ILAAHA ILLA GHAIRUKA (Ya Allah, bagi-Mu lah segala puji, Engkau cahaya langit dan 
bumi dan sesuatu yang berada di antara keduanya, bagiMu segala puji, Engkau adalah 
pemelihara langit dan bumi dan siapa saja yang menghuninya, Engkau adalah benar, dan 
janji-Mu benar, firman-Mu benar, pertemuan dengan-Mu benar, surga-Mu benar, neraka- 
Mu benar, kiamat benar, para nabi benar, dan Muhammad adalah benar. Ya Allah, kepada- 
Mu aku berserah, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku 
menyandarkan diri, karena-Mu aku memusuhi, dan kepada-Mu aku meminta penghakiman, 
maka ampunilah bagiku apa yang telah aku perbuat dan apa yang belum aku lakukan, apa 
yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan apa yang aku lakukan secara terang- 
terangan, Engkaulah Dzat Yang Maha terdahulu dan Engkaulah Dzat Yang Maha terakhir, 
tiada sesembahan yang hak selain Engkau atau tiada sesembahan selain Engkau." 


Bab: Takbir dan tasbih ketika tidur 


KAB AKA SAS‏ ا tea‏ ال كد 


کت مَاتَلْقَىفي يَدِهَامِنَ یات Ga NE‏ صل ا el‏ سام SK iá MAU‏ 


د م هدو SW ANA‏ ر 9ر م >> و ad as‏ 

Seni KER SA ARA UA 
- 1G? 7 AA ENENGE a org PE AS ر ر‎ E Dea 
حَايمإِدًا‎ ipa KL 15 ماهر‎ JANGE صذری کال آا‎ Ht ta Ra 
IA gen 5 SE aa SA SEL AS | PIK >) Be 
BA ari عَنْحَالِدٍ عَنّابْنْسِيرِ يقال‎ yu فاا‎ 01 NG ENG 

A رم‎ 
وَثلاثونَ‎ 
5843. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Hakam dari Ibnu Abu Laila dari Ali bahwa Fatimah mengadukan kepada Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam perihal tangannya yang lecet akibat mengaduk gandum, maka 
Fatimah datang kepada beliau dan meminta seorang pelayan, tetapi dia tidak menemui 
beliau, lalu Fatimah menitipkan pesan kepada Aisyah. Ketika Nabi datang, Aisyah pun 
menyampaikan pesan kepada beliau. Ali melanjutkan: "Kemudian beliau datang kepada kami 
ketika kami tengah berbaring (di tempat tidur), maka akupun bangkit berdiri, namun beliau 
bersabda: "Tetaplah pada tempat kalian berdua." kemudian beliau duduk di samping kami 
sampai aku merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau, lalu beliau bersabda: 'Maukah 
aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang 


pelayan, apabila kalian berdua hendak tidur maka bertakbirlah kepada Allah sebanyak tiga 
puluh tiga kali, bertasbihlah sebanyak tiga puluh tiga kali dan bertahmidlah sebanyak tiga 
puluh empat, dan ini semua lebih baik buat kalian berdua dari seorang pelayan." 


Bab: Meminta perlindungan dan bacaan saat tidur 


A 


4 و‎ Pa 4 رمع وم‎ AGA اد ل كر‎ s 
Kn êri EM ana Jaka SAS قال‎ 2 AT Sans بن يو سف‎ AN داع‎ 
7 .. 
4 


ود |2 Nan Gi gag‏ جا اماع م ر لل عمج م .ركو LARR lo‏ 
SA 23‏ سول الله صل la a ake N‏ كانَإِذا حدمت BE Abah‏ يَدَيّهوَقَرَأبِالْمعَوَذات 


AN AAN د مد م‎ 
dh Lag nd 
Ar 


5844. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dia berkata; telah menceritakan kepadaku 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan 
kepadaku 'Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa apabila Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam hendak tidur, beliau meniupkan ke kedua tangannya sambil membaca 
mu'awidzatain (surat An Naas dan Al Falaq), lalu beliau mengusapkan ke badannya." 


A A 25 Z A 25 02 25 A A AA 
وو‎ 2 E2 AA امه‎ AKA BL KANAK A ےا 2 وو‎ - 
حَدذْنِي سَعِيد بنا ي سَعِيدٍ‎ ea بن يونس حَدَثمًا زهير حَدئتا ع‎ NUSA باب‎ 


4 A 


1 2 0 KING TG A A ا ا‎ > isi dg و‎ LA رچ‎ 
اشه‎ BASA دا أ وی‎ Aa GILA bo LANJEIES IT ي هر‎ LA EA 


AN E EM A A 2 Aa 2128317 | a ata 2050 KA ا‎ TTG 
خلقه عليه غ يقو لبايك ربو ضعت جَٽبي وبك‎ Ga JI STA فر اشه بدا‎ asia 


- 
Ka YA - 


A Z A ا ا‎ PEET O A مه‎ KAN BK 
به عبًاد الصَالِحِينَتَابَعَهُأبُو‎ Si a تَفسِى‎ ESA NAS 5 
a WA ورو 5 م وم ام‎ 7 A در‎ UK i F و نر‎ r? LA 
آي هر يَرَةٌ‎ dana Ne iyi و دشر‎ SSS AE EA كر‎ Ge Ine pi gae 
A? ا - ا به 22 ا رورو ر‎ MN Asa an wa MAN 
نا لبي صل اللَّهَعَلِيّهِوَسَلمَوَرَوَادْمَالِكْوَابَنْعَجُلانَ عَنسَعِيدِعَنَ أبيهرَيرَدَعَنَ النْبيّ صل الله‎ 
anané 

5845. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar telah menceritakan kepadaku 
Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi dari Ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Apabila seseorang dari kalian hendak tidur, maka hendaklah ia 
mengibaskan di atas tempat tidurnya dengan kain sarungnya, karena ia tidak tahu apa yang 
terdapat di atas kasurnya. Lalu mengucapkan doa: BISMIKA RABBII WADHA'TU JANBII 
WABIKA ARFA'UHU, IN AMSAKTA NAFSII FARHAMHAA, WAIN ARSALTAHAA FAHFAHZH-HAA 
BIMAA TAHFAZHU BIHI 'IBAADAKASHSHAALIHIIN (Dengan nama-Mu Wahai Tuhanku, aku 
baringkan punggungku dan atas nama-Mu aku mengangkatnya, dan jika Engkau menahan 
diriku, maka rahmatilah daku, dan jika Engkau melepaskannya, maka jagalah sebagaimana 
Engkau menjaga hamba-Mu yang shalih)." Dan hadits ini juga diperkuat oleh Abu Dlamrah 
dan Isma'il bin Zakariya dari 'Ubaidullah. Yahya dan Bisyr mengatakan, dari 'Ubaidullah dari 


Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula oleh 
Malik dan Ibnu 'Ajlan dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam." 


Bab: Doa saat separoh malam 


JAR IN SE SISA AN y SAS‏ وَأ سَلَمََبَِعَبَدٍ 


MPAPAI م 9- 2123% 22 لم قال چک“‎ Ng k, 2 ر‎ 
JSI EA Wa gaes AN AN PE Polé N 
E TETE PAKA AN YEL Asem SAN KS 


A PI 9 Hangat 56 


5846. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Abdullah Al Aghar dan Abu Salamah bin Abdurrahman 
dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Rabb kita Tabaraka wata'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam 
terakhir, lantas Dia berfirman: 'Siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan 
mengijabahinya, siapa yang meminta sesuatu kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya dan 
siapa yang meminta ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuninya." 


Bab: Doa masuk wc 


TEE رضي‎ EA ES NEK P3 RE 2 
SEN LN دبك من‎ PANEN JS ala sate Je LAN 


5847. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dia berkata, 
"Apabila Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hendak masuk jamban, beliau mengucapkan: 
'ALLAHUMMA INNI A'UUDZUBIKA MINAL KHUBUTSI WAL KHABAAITSI (Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan laki-laki maupun perempuan) '." 


Bab: Doa pagi hari 


ES PANEN 6 ANA ينانا شدي‎ Sa JASA ERA era 
Pa SAN NG SESI WAN jasad ale Sea A 


aa ák edanik 9 Dogs KE ARE, 


LA 
£ g 7 


NT 57 94 4 5 nira 
BEAN ISS Kn NA ما‎ Pad MEN PI يعفر‎ YA 
Kania ta Han جين‎ JONI GEA JT ya 


5848. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Husain telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 
Buraidah dari Busyair bin Ka'b dari Syaddad bin Aus dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
beliau bersabda: "Sesungguhnya istighfar yang paling baik adalah: jika seorang hamba 
mengucapkan: 'ALLAHUMMA ANTA RABBI LAA ILAAHA ILLA ANTA KHALAOTANI WA ANA 


'ABDUKA WA ANA "ALA 'AHDIKA WA WA'DIKA MASTATHA'TU A'UUDZU BIKA MIN SYARRI 
MAA SHANA'TU ABUU 'U LAKA BIDZANBI WA ABUU U LAKA BINI'MATIKA 'ALAYYA FAGHFIRLI 
FA INNAHU LAA YAGHFIRU ADZ DZUNUUBA ILLA ANTA A'UUDZU BI SYARRI MAA SHANA'TU 
(Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. 
Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku menetapi perjanjian-Mu dan 
janjiiMu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan 
perbuatanku, aku mengakui dosaku kepada-Mu dan aku akui nikmat-Mu kepadaku, maka 
ampunilah aku. Sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain-Mu, dan aku meminta 
ampun dari segala yang pernah aku perbuat) '. Jika ia mengucapkan di waktu sore lalu 
meninggal, maka ia akan masuk surga. Dan jika ia membacanya di waktu pagi lalu meninggal 
pada hari, maka ia mendapatkan seperti itu juga (masuk surga)." 


rg 
0. و‎ 


دكا aé Aa KE Ng‏ راونڪ دیف قال كار 


r A 2 


Mba ae A AN Bes A‏ قال 
s a NASA MSS‏ 


5849. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdul Malik bin Umair dari Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah dia berkata; "Apabila Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam hendak tidur, beliau membaca: 'Bismika allahumma amuutu wa 
ahya (Dengan nama-Mu Ya Allah, aku mati dan aku hidup).' Dan apabila bangun tidur, beliau 
mengucapkan: 'Al Hamdulillahilladzii ahyaana ba'da maa amatana wailaihi nusyur (Segala 
puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada-Nya lah 
tempat kembali) '." 


| PAPAN AAA Me 
آحَيَاقَإِدًا‎ Ma DAKI JÊNG A AENG sah Na NG I 
SA يَعَدَمَاآَمَاتَمَاوَ‎ SU MEN قال‎ bisa 


5850. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Manshur dari Rib'i bin 
Hirasy dari Kharasyah bin Al Hurr dari Abu Dzar radliallahu 'anhu dia berkata, "? pabila Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam hendak tidur malam, beliau mengucapkan: 'Allahumma bismika 
amuutu wa ahya (Ya Allah, dengan nama-Mu aku mati dan aku hidup).' Dan apabila bangun 
tidur, beliau mengucapkan: 'Al Hamdulillahilladzii ahyaana ba'da maa amatana wailaihi 
nusyur (Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan 
kepada-Nya lah tempat kembali) '." 


Bab: Doa shalat 
bê jak NEG ad حَدَكْنِ يي زِيدُعَنَ أي‎ ELANG Iah 1 عَبدالله‎ SA 


Papa 


Aga a AS sadé aas 2 EA Ja nge NELLA gn IA KI 


KN بلا أك ك قافر لي‎ PAN SB لاله نْ ظَلَمَتْكفْسِي‎ 
Saja LAN NN بَنُالْحَارثْعَ نير‎ AE E IG Gee ND ANE SATO SSI 


P 


عو 


ala sake DJ رضي‎ S AJB 


5851. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin bin Yusuf telah mengabarkan kepada 
kami Al Laits dia berkata: telah menceritakan kepadaku Yazid dari Abu Al Khair dari Abdullah 
bin 'Amru dari Abu Bakr As Siddig radliallahu 'anhu bahwa dia berkata kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam: "Ajarilah aku doa yang aku panjatkan dalam shalatku! Beliau 
menjawab: 'Ucapkanlah: ALLAAHUMMA INII ZHALAMTU NAFSII ZHULMAN KATSIIRAN 
WALAA YAGHFIRUDZDZUNUUBA ILLAA ANTA FAHGHFIRLII MAGHFIRATAN MIN INDIKA 
INNAKA ANTAL GHAFUURURRAHIIM ("Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzhalimi diriku 
sendiri dengan kezhaliman yang banyak, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain 
Engkau, maka ampunilah bagiku dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha pengampun lagi 
Maha Penyayang)." 'Amru bin Harits berkata, dari Yazid dari Abu Al Khair bahwa dia 
mendengar Abdullah bin Amru, Abu Bakr radliallahu 'anhu berkata kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


2 


Aa 2 م‎ > > T, Ka AD A 0 م 3 وه واو ر‎ TAADA 
بِصَلاتِك‎ RTE E EN a ن‎ MA Asia Sis 
MENGISI LEAN, 
5852. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Malik bin Su'air 
telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah mengenai 


firman Allah: "... Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan janganlah 
pula merendahkannya..." OS Al Isra’; 110. ayat ini di turunkan mengenai do'a. 


اروا ا 


Per EN MEA ji inaa jangka MANIS 
SAN an aa KANEA PA NAH SISI 


KN) Aiu Ba karen 
AG 


Lana ورمن‎ ASEAN ARAE د‎ 


5853. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah radliallahu "anhu dia berkata: "Kami 
biasa membaca (shalawat): 'Assalaamu 'alallahi, assalaamu 'alaa fulaan (Semoga 
keselamatan terlimpahkan kepada Allah, semoga keselamatan terlimpah kepada fulan)." 
Maka suatu hari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami: "Sesungguhnya 
Allah adalah Salam, apabila salah seorang dari kalian duduk dalam shalat (tahiyyat), 
hendaknya mengucapkan: 'AT-TAHIYYATUT LILLAHI -hingga sabdanya- SHAALIHIIN, 
(penghormatan, rahmat dan kebaikan hanya milik Allah -hingga sabdanya- hamba-hamba 


Allah yang shalih). Sesungguhnya jika ia mengucapkannya, maka hal itu sudah mencakup 
seluruh hamba-hamba yang shalih baik di langit maupun di bumi, ' (lalu melanjutkan): 
'ASYHADU ALLAAILAAHA ILLALLAH WA ASYHADU AN NAMUHAMMADAN 'ABDUHU WA 
RASUULUH (Aku bersaksi bahwa tiada Dzat yang berhak disembah selain Allah, dan 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya).' Setelah itu ia boleh memilih pujian yang ia 
kehendaki.' 


Bab: Doa setelah shalat 


AI NE sangê geg ana a SA gt a NENG 


KANA‏ رِيالدَرَجَاتِوَ La IBI SJ > pai)‏ اكمَاصَلَيَنَاوَجَامَدُوَاكمَا 
KD EN Un AE SANA AJ da RAN JUARA‏ ځور nan SB ab‏ 


r‏ مم 


AAA NP Ji A سيفو‎ sa ټک‎ 
ْمَعَن وَرَوَاهابنُ‎ GANG aa 3S 3 PNS NAN 
Asa An اجر ي عار ر ن كينا‎ an Tap Pa 
asai EEE NAE 


5854. Telah menceritakan kepada kami Ishaq ' telah mengabarkan kepada kami Yazid telah 
mengabarkan kepada kami Warqa` dari Sumayy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah "Orang- 
orang berkata; 'Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa derajat dan 
kenikmatan yang banyak.' Beliau bertanya; 'Mengapa bisa seperti itu? ' Mereka menjawab; 
'Mereka melakukan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berjihad sebagaimana kami 
berjihad, dan mereka memiliki kelebihan harta untuk bersedekah sedangkan kami tidak 
mempunyai harta yang lebih untuk bersedekah.' Maka beliau bersabda: 'Maukah kalian aku 
tunjukkan pada suatu perkara, yang tidak akan menyamai orang sebelum kalian dan tidak 
pula akan di dahului oleh orang-orang setelah kalian kecuali dan tidak akan terjangkau 
kecuali oleh orang yang melakukan hal yang sama seperti yang kalian lakukan? ' Yaitu; kalian 
bertasbih seusai shalat sebanyak sepuluh kali, bertahmid sebanyak sepuluh kali bertakbir 
sebanyak sepuluh kali.' Hadits ini juga diperkuat oleh 'Ubaidullah bin Umar dari Sumayy. Dan 
diriwayatkan pula oleh Ibnu 'Ajlan dari Sumayy dan Raja` bin Haiwah. Dan diriwayatkan pula 
oleh Jarir dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Abu Shalih dari Abu Darda`. Dan diriwayatkan pula 
oleh Suhail dari Ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


229 2 


2. AT و‎ rls ب‎ ajs ده‎ GAN د‎ PA A Pa 
ا‎ AI رس‎ er ANNA 
PENS daa ارتلا‎ AS ag تاو‎ A IS asia 


A 


YAN كُلَنَيَءِكَدِي‎ IE KA ann h FAN) OERA 


A 2 2 7 r g LA 
زه م ور جو م مي‎ «MS 21 را‎ Ta 2 l RANI 2) اود‎ PUN > ماسو‎ 
-i LAN 


5855. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Al Musayyab bin Rafi' dari Warrad bekas budak Mughirah bin Syu'bah 
dia berkata; "Mughirah pernah menulis surat kepada Mu'awiyah bin Abu Sufyan bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam selepas shalat, beliau selalu mengucapkan do'a: 'LAA 
ILAAHA ILLALLAH WAHDAHUU LAA SYARIIKALAH LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU 
WAHUWA 'ALAA KULLI SYAPIN GADIIR, ALLAHUMMA LAA MAANI'A LIMAA A'THAITA WALLA 
MU'THIYA LIMAA MANA'TA WALAA YANFA'U DZAL JADDI MINKAL JADDU (Tiada Dzat yang 
berhak disembah selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, Dia yang mempunyai kekuasaan dan 
segala pujian. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang bisa menghalangi apa 
yang Engkau berikan dan tiada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidaklah 
bermanfaat kekayaan dan harta benda dari-Mu bagi pemiliknya)." Dan berkata Syu'bah dari 
Manshur, dia berkata: saya mendengar Al Musayyab. 


Bab: Firman Allah "Dan doakanlah mereka." 
2 As AN gank 0 KAA T PEP 0 57 و‎ 2 70 Ge 70 
Ang حدفتاسَلمَه بالا کو‎ AA yane IA UE JAS SARA San 


A15 Aa 2 22227 چو‎ AN AN 4 PAM TAMA { Ng و‎ or fh 
Sena EAE ya يه وَس لم إلى حي قال ر جل‎ Dea 
أَحَمَطْدْكَالَرَ شولا‎ LH SAR AENG يَحَدُو بع کر تاه ول الما هتد يتا و گر‎ 
2 4 AZ ور‎ 2 PATA ڪر‎ ° 7 - P هوم + 4 ر‎ 4 
Gea AJE NGGEN اعام ربالا کو قال ر‎ NGGEN Ana ala le صل‎ 
A A ص ص‎ 


DANG 1-1 sls GONG ل‎ A TANG, SA 0 PENA 1176, ae 4 3. 


KEA او ع س‎ ٠. > 0 ار اور‎ 4 NANG <5 BA 
l AES aa SAS JE Dedi EA ل اله صل‎ us 383 gi 


. 


5856. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Yazid bin Abu 'Ubaid bekas budak Salamah telah menceritakan kepada kami Salamah bin 
Al Akwa' dia berkata: "Kami pernah keluar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menuju 
Khaibar seorang anggota pasukan dari suatu Kaum berkata: "Wahai 'Amir, tidakkah kamu 
mau memperdengarkan kepada kami sajak-sajakmu? ' Kemudian 'Amir turun sambil 
menghalau unta dan berkata: 'Demi Allah, kalau bukan karena Allah, maka tidaklah kami 
akan mendapat petunjuk, kemudian Salamah menyebutkan sajak-sajak tersebut, akan tetapi 
aku tidak hafal, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 'Siapakah orang yang 
menghalau unta tadi? ' Mereka menjawab, 'Amir bin Al Akwa'.' Beliau bersabda: 'Semoga 
Allah merahmatinya.' Lalu seorang anggota pasukan bertanya: 'Alangkah baiknya sekiranya 
anda menyuruhnya supaya menghibur kami terus.' Ketika pasukan saling berhadapan, maka 
mereka saling menyerang, ternyata Amir terkena pedangnya sendiri hingga menyebabkan 


dirinya meninggal. Setelah hari mulai petang, mereka mulai menyalakan api, maka 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: 'Nyala api apakah itu? Dan untuk apakah 
mereka menyalakan api? ' Mereka menjawab: "Untuk memasak daging keledai jinak." Maka 
beliau bersabda: 'Tumpahkanlah dan pecahkanlah.' Lantas ada seorang laki-laki berkata: 
'Wahai Rasulullah, tidakkah kami tumpahkan kemudian kami mencucinya? ' Beliau 
menjawab: "Atau seperti itu." 


LA LA 
£ 


LANA s TAIL P3 Peni aa Aha a 


“e 


A 


Sd BEJ RN NG EBS عَلَ‎ JA PN NG AA jala LAKI 


5857. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari 'Amru yaitu Ibnu Murrah saya mendengar Ibnu Abu Aufa radliallahu 'anhuma: "Apabila 
seseorang memberikan sedekah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau akan 
berdo'a: 'ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA AALI FULAN (Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada 
keluarga fulan).' Tidak lama kemudian, ayahku memberikan (sedekah) kepada beliau, lalu 
beliau bersabda: 'ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA AALI ABI AUFA (Ya Allah, limpahkanlah 
kesejahteraan kepada keluarga Abu Aufa) '." 


ÁI J66 pii DAN ii KASI é AAAS gesi 1 
AN AA, MAN صب گان‎ sh sadi aba gta ييو ام لامر‎ an 

Waaa a ANING a تبث عل‎ LING, era 

AI aga 

ABM A 

کر Ap gs‏ حَيلِهَا 


5858. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Isma'il dari Qais dia berkata; saya mendengar Jarir berkata; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda kepadaku: "Bisakah kamu membuat aku dapat beristirahat dari 
urusan Dzul Khalashah". Maksud beliau adalah patung yang disembah yang dinamakan 
Ka'bah Al Yamaniyah. Lalu aku berkata; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak ahli 
dalam menunggang kuda." Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk dadaku 
dan berdo'a: 'Ya Allah mantapkanlah dia dan jadikanlah dia seorang pemberi petunjuk yang 
lurus.' Jarir berkata; 'Lalu aku berangkat bersama lima pengunggang kuda yang ulung dari 
kaumku.' Dan sepertinya Sufyan mengatakan; 'Lalu aku berangkat bersama beberapa orang 
dari kaumku, lalu aku datangi tempat tersebut dan aku membakarnya, setelah itu aku 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; 'Wahai Rasulullah, demi Allah, 
tidaklah aku menemui anda melainkan aku telah meninggalkan mereka (para penyembah 
Dzul Khalashah) kecuali seolah-olah mereka seperti unta yang penyakitan (sebutan untuk 
kehancuran rumah tersebut karena telah dibakar). Lalu beliau mendo'akan keberkahan 
untuk pasukan beserta kudanya.' 


és‏ ;2 1457 2 و ۶رر 22 AGA 3I SA‏ 1 تير . يرورم و 


rd 16 


g LAH Kaka 2 < Gro ده‎ LLA Za Ad ر ار‎ DWA 57 Dana Ip 
MEN صل‎ ANA (ABI JBS EA SES, ana SA بيع‎ Nari حَدتْمَاسَعِيد‎ 

1 1 

0 


Aa بَارِكَهُفِيمَا‎ KASIH TAN IG Sada 


5859. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Rabi' telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Qatadah dia berkata; saya mendengar Anas berkata; Ummu Sulaim pernah 
berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "(Do'akanlah) pelayan engkau yaitu Anas." 
Beliau bersabda: 'Ya Allah, karuniailah ia harta dan anak yang banyak dan berkahilah apa 
yang telah Engkau berikan kepadanya.' 


TE AG 


Pa AU WE KN عقر عَبَدَمُعَنَهِشَامِعَنَأَبِيهعَنَعَاَِدَرَضِيَ‎ NANA باي‎ 5. MU 5 


Z 072 Per A Pa P4 a = Z 4 “3G sg 
SET BE Aa Ms AN RAKAN 
شوو كذاو كذا‎ 


5860. Telah menceritakan kepada kami Ustman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami 'Abdah dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki membaca (Al Our'an) di 
masjid, lalu beliau bersabda: "Semoga Allah merahmatinya, sungguh ia telah 
mengingatkanku ini dan ini, yaitu ayat yang aku lupa dalam surat ini dan ini." 


BILA بدا قال قم‎ 2 Jal PEN UI PEE ERP EA 


A 


272 Ze - e 


asai DN AAA AG E Ae KE E EE 


PON د‎ EE a 00 وو م‎ Pa 2 TR يل‎ A Gi, a A 
KAN nya BUG ga ب في و جه و قال ير حم اله مو‎ ANEN 5 فعضب حك‎ 


5861. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah mengabarkan kepadaku Sulaiman dari Abu Wa'il dari Abdullah dia berkata, 
"Suatu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membagi-bagi suatu pembagian, lalu seorang 
laki-laki berkata; "Sungguh pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mengharap ridla Allah." 
Lalu aku memberitahukannya kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, maka beliau marah 
hingga aku lihat tampak kemarahan pada wajah Beliau. Beliau lalu bersabda: 'Semoga Allah 
merahmati Musa, karena dia disakiti lebih banyak dari ini namun dia tetap bersabar'." 


Bab: Bersajak saat doa 


ےار 22 2 ےت م 23 عو م LAN 8 A ls‏ 
حَدَنْنَايَحَيَى BESAR KAN e ISA‏ بَنْهِلالٍ ابو حَبیب حَدثتاها رون (as ts AN‏ 


7 2 
Z 22?‏ اج مر Gani IE‏ و عم ے مس رم 7 2زم 
KB‏ بالخ a Kean‏ عَبَاسٍقَالَحَدَتْالنّاس كل+ Sasa‏ نت ARE‏ 


kak ak, Tk 63 NGANG Ngeri KERJA رتلا رار‎ 3 
هپو‎ NS AN ena هوڪ‎ A) فت‎ aa pa 235- 2 A Sali Ke 2 AA 


0 B1 ? 2 د | 6 هم اس‎ 2 5 3 ka 
SA saka ALAN ang عَهِدَتْرَ‎ Sang GANG Da 3 
NANG AE as 


5862. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad bin As Sakan telah 
menceritakan kepada kami Habban bin Hilal Abu Habib telah menceritakan kepada kami 
Harun Al Mugri'i telah menceritakan kepada kami Az Zubair bin Al Khirrit dari Ikrimah dari 
Ibnu Abbas dia berkata: "Berbicaralah kepada orang-orang setiap Jum'at sekali, jika kamu 
enggan, maka dua kali, dan apabila kamu ingin lebih banyak lagi, hendaknya hanya tiga kali 
(setiap Jum'at). Janganlah membuat orang-orang bosan dengan Al Our'an ini. Jangan sekali- 
kali aku dapatkan kamu mendatangi sebuah kaum ketika mereka berbincang-bincang, tiba- 
tiba kamu menyampaikan kisah dan memotong pembicaraan mereka hingga mereka bosan. 
Akan tetapi diamlah terlebih dahulu. Jika mereka telah mempersilahkanmu, silahkan kamu 
bicara, sehingga mereka antusias (semangat) mendengarkan tutur bicaramu. Dan tolong 
cermatilah sajak puitis (yang sulit dimengerti) dan jauhilah yang seperti itu, sebab telah 
kutemui Rasulullah dan para sahabatnya tak melakukan yang demikian. Yaitu tidak 
melakukan hal itu selain mereka selalu menjauhi semacam itu." 


Bab: Hendaklah serius dalam meminta, sebab Allah tak ada yang memaksa 


as SELANG, Sea P لايو‎ 0 pur 
5863. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il 
telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz dari Anas radliallahu 'anhu dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang tengah berdo'a, 
hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam berdo'a, dan janganlah mengatakan; 'Ya Allah, jika 
Engkau kehendaki berilah aku...' sebab Allah sama sekali tidak ada yang bisa memaksa." 


Ae LG 


KEM 2533 ale AN Maé Eag hakea yA Sia 


Gn 


Pa 
0 هن ميج راس سم‎ a 


SESI) KANE) pa NAN SIS TE AHA 
A5 SANGANG pad) 


A 


5864. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abu Az Zinad 
dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan; 'Ya Allah, ampunilah aku jika 
Engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika Engkau berkehendak." Akan tetapi hendaknya ia 
bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa." 


Bab: Permintaan hamba akan dikabulkan selama tidak tergesa-gesa 


- T ag و‎ ET. An 2. ماه‎ ANI FF 3 الله‎ 24 
Ta Aa, KA IE ak NG AA 
desi KAPAS AD EENES AAA aa A 


5865. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Abu 'Ubaid bekas budak Ibnu Azhar dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Do'a) kalian akan diijabahi selagi tidak 
terburu-buru, dengan mengatakan; 'Aku telah berdo'a, namun tidak kunjung diijabahi.' 


Bab: Berdoa dengan tidak menghadap kiblat 


IM 


KANG SAN a a ES شع‎ na on ta LA pena 
Pa فتَمَيمث‎ Ga BAN Ae NANG e ال يان‎ JA NG مَالْجْمَعَةَ‎ peta ala sala 


r 


PRE EA TAN SARA ASA UA 
IA LEAN YEN و‎ E KAN ANGGA 
Ka تله‎ GS وَل‎ 


5866. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada 
kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas radliallahu "anhu dia berkata: "Ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam sedang berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba seorang laki-laki 
berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, berdo'alah kepada Allah, supaya menurunkan 
hujan." Maka langitpun menjadi berawan dan hujan pun turun hingga hampir seseorang 
tidak dapat sampai ke rumahnya, hal ini berlangsung sampai Jumat berikutnya. Kemudian 
laki-laki tersebut atau yang lainnya berdiri dan berkata, 'Berdo'alah kepada Allah supaya 
memalingkan hujan dari kami, karena kami semuanya telah kebanjiran.' Beliaupun 
tersenyum kemudian berdo'a: 'Ya Allah, turunkanlah (hujan) di sekitar kami dan bukan pada 
kami." Maka awan-awan pun bergeser dari Madinah dan tidak turun pada penduduk 
Madinah sedikitpun." 


Bab: Doa dengan menghadap kiblat 


PAN RA KAN حَدَكْتَامُوسَى‎ 
Ae kang AN ES ani KAN) la ee Je NG LX 5 
Aa 


5867. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Yahya dari 'Abbad bin Tamim dari 
Abdullah bin Zaid dia berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam keluar menuju tempat shalat 


ini untuk meminta hujan, lalu beliau berdo'a miminta hujan dengan menghadap ke Kiblat 
dan membalikkan selendangnya." 


Bab: Doa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam untuk pembantunya agar panjang usia 


r 


کک نا ي AN‏ مي ES‏ رضي METE‏ 


K 


رَس ولال اوم ك ادش اہ عا WANGGA‏ اکر KELAK Ng adala‏ 


5868. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan 
kepada kami Harami telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas 
radliallahu 'anhu dia berkata; ibuku berkata; "Wahai Rasulullah, do'akanlah atas pelayan 
enaku ini, yaitu Anas." Beliau bersabda: "Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anak-anaknya dan 
berkahilah atas apa yang Engkau berikan." 


Bab: Doa saat kesusahan 


E SABA Sis‏ اماد کن EA‏ دي SEN‏ قال 
GILA Jo ANK‏ سَلَمَيَدعُو SANA alad ka NYANG KoE Aie‏ 
NA Pa‏ رم A no NA‏ 

5869. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Abu "Aliyah dari Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam biasa berdo'a ketika 
dalam kesulitan, beliau mengucapkan: "LAA ILAAHA ILLALLAHUL 'ADZIIM AL HALIIM LAA 
ILAAHA ILLALLAH RABBUL 'ARSYIL 'AZHIIM (Tiada Ilah selain Allah Yang Maha Agung dan 


Maha Penyantun. Tiada ilah selain Allah, Tuhan langit dan bumi serta Tuhan arasy yang 
mulia." 


£ Ge 


ISA AA 5 AR‏ عن هام نا ي NN ESA‏ بَنِعَبَّاسٍأَنَرَسُولَ 


r 


PARA ANA MAYANG LAN 3 gah JALAN Jodi 
A Z A » 
Peran A 385 AHA 323 E SA KAN YAN akad 

MAS 


5870. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Hisyam bin Abu Abdullah dari Qatadah dari Abu "Aliyah dari Ibnu Abbas bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam biasa berdo'a ketika dalam kesulitan, beliau 
mengucapkan: "LAA ILAAHA ILLALLAHUL 'ADZIIM AL HALIIM LAA ILAAHA ILLALLAH RABBUL 
'ARSYIL 'AZHIIM, LAA ILAAHA ILLALLAH RABBUS SAMAAWATI WA RABBUL ARDLI WA RABBUL 
ASRSYL KARIIM (Tiada Tuhan selain Allah Yang Maha Agung dan Maha Penyantun. Tiada 
Tuhan selain Allah, Tuhan Penguasa arasy yang agung. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan langit 


dan bumi serta Tuhan arasy yang mulia)." Dan berkata Wahb telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Oatadah seperti itu. 


Bab: Meminta perlindungan dari kesusahan yang menyengsarakan 


ká AKE KUH 2 ZA As sa‏ ددني معنا ي صاع عَ ناي هر يره گان رَس ول الوص 
١ (ya 0 Ada AI‏ ِالَْلاءِوَكَرَكالشَّقَاءِوَسُوءٍالْقَضَاءِوَ MAS‏ عَدَاءِقَالَسْفَْيَانُ 


TS A 


PA PA 56 EP 2 SEA 
BI INI دت أمَاوَ‎ SEKSI 


5871. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepadaku Sumayy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah bahwa 
Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam selalu meminta perlindungan dari cobaan yang 
memayahkan, kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian musuh.' 
Sufyan mengatakan; "Hadits tersebut (tiga macam keburukan -red) mamsih ada tambahan 
dariku, namun aku lupa yang satunya." 


Bab: Doa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam "Alloohumma arrafiiq al-a'la" 


a 
A AAE 
حدتنا سعيد بن‎ 

A 


ao sanga La ANN tnpa busa 
5872. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin "Ufair dia berkata, telah menceritakan 
ahli ilmu- bahwa Aisyah radliallahu 'anha berkata: Ketika Rasulullah Shallallahu 'alahi 
dipersilahkan untuk memilih.' Ketika (malaikat pencabut nyawa) datang kepada beliau, 
sambil mengucapkan: Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku, Allah Yang Maha 
yang pernah beliau sampaikan kepada kami ketika beliau masih sehat. Aisyah mengatakan: 


GAYA > sg. 7 Aa CAN ATA 
dp م يخير‎ KAN ی يَرَى مَفَعَدَهُمِنَ‎ Aa NA ap عَلَيّهوَسَلمَ يقو‎ 
2 2 ر مع ه‎ GAAR, 

AAAA AKAN IP bras SS GP AE aké فَخِذِيعْشِيَ‎ JERANG 

NS Os és | SEE صَحِي ع‎ 30 56 a aa an 

JANG NANG. 5 

kepadaku Al Laits dia berkata, telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab telah 
mengabarkan kepadaku Sa'id bin Musayyab dan 'Urwah bin Zubair - ia termasuk kalangan 
wasallam masih dalam keadaan sehat wal afiat, beliau bersabda: 'Sesungguhnya seorang 
nabi tidaklah diwafatkan hingga diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga lalu ia 
sementara kepala beliau berada di pangkuan saya, maka Rasulullah pingsan beberapa saat. 
Tak lama kemudian ia sadar kembali. Setelah itu, beliau menatap pandangannya ke atas 
Tinggi! ' Aku berkata, "Dengan demikian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
memilih untuk hidup lebih lama lagi bersama kami dan saya tahu bahwa itu adalah ucapan 
"Itulah kata-kata terakhir yang pernah beliau ucapkan, yaitu: 'Ya Allah, pertemukanlah aku 
dengan kekasihku Yang Maha Tinggi." 


Bab: Doa meminta kehidupan dan kematian 


AN IE Kn BUS MET LAH A 
Gie fiian êh gah EN ga A رسو ل الَو صل‎ 


Z - - 


Ag PAP open Mama Kaitan ya 
AE AN, 3235 SN la sneg 


5873. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Isma'il dari Oais dia berkata: aku datang untuk membesuk Khabbab, ketika itu ia tengah 
di terapi dengan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang sakit) hingga tujuh kali, 
lalu dia mengatakan: 'Kalaulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang kami 
memohon kematian, niscaya aku akan memohonnya." Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il dia berkata: 
telah menceritakan kepadaku Oais dia berkata: aku pernah menjenguk Khabbab, ketika itu ia 
tengah di terapi dengan kay (menempelkan besi panas pada daerah yang luka) hingga tujuh 
kali di perutnya, maka aku mendengar dia mengatakan, 'Kalaulah Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak melarang kami memohon kematian, niscaya aku akan memohonnya." 


NINGEN SIA yee PAN AE LANANG ika 
KAKI دَرَ لبقن‎ e At Saga API AI وقول‎ 


2? ر‎ AI Zaat 


JAS NENG a راليو َو‎ E ANG KRU Jaan PAS 


5874. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami Isma'il 
bin 'Ulayyah dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah 
Shallallahu 'alahi wasallam bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian berangan-angan 
untuk mati karena musibah yang menimpanya, kalau memang hal itu harus, hendaknya ia 
mengatakan; "Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku 
jika kematian itu baik bagiku." 


Bab: Berdoa meminta keberkahan untuk anak kecil dan mengusap kepala 


Pe ea‏ ا gg NGA NG E NE gi KANE‏ يد يول 
S1 214 2 1 8 ZAH 2 Ù 7 Akh‏ 2 < 
هٽ بي حَالَتِي i E a DIY dl‏ و adja‏ 0 


وه 


ingan JJ ت‎ gkah ok HSE Ang yoni S3 IE SES LES 5 راسي‎ 
REA Jani 


5875. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Hatim dari Al Ja'd bin Abdurrahman dia berkata: saya mendengar As Sa'ib bin Yazid berkata, 
Aku bersama bibiku menemui Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam, lalu dia berkata: "Wahai 


Rasulullah, Sesungguhnya anak saudaraku ini sedang menderita sakit." Lalu beliau mengusap 
kepalaku dan mendo'akanku dengan keberkahan, setelah itu beliau berwudlu dan meminum 
sisa air wudlu, sementara aku berdiri di belakang beliau maka aku sempat melihat stempel 
(kenabian) antara kedua pundak beliau seperti biji kancing." 


t AEN INTINE E ANA ep TAN د عبد‎ 


r 


De SA SAH Ada A SSos Sena 2 KATA 


7 


BANGGA ES A MSN la sa PALANG AN AS 
III ea D babah 


5876. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Ayyub dari Abu 'Ugail bahwa dia 
bersama kakeknya Abdullah bin Hisyam pernah keluar dari pasar atau menuju pasar, lalu ia 
membeli makanan. Selang beberapa saat, ia bertemu dengan Ibnu Zubair dan Ibnu Umar, 
maka keduanya berkata, "Ikutkanlah kami berdua denganmu, karena Nabi Shallallahu 'alahi 
wasallam dulu pernah mendo'akanmu dengan keberkahan." Lalu mereka pun ikut 
bersamanya, dan sepertinya ia mendapatkan tunggangan lalu menghantarkannya sampai ke 
rumah." 


TEMA t L AE AA Ha NAS ALE ya ANE SA 


s و7‎ NĪ AL pena IN pa HJ و لد هم تي سے و‎ 

nba gabag saaa sa AI بيع و هو الي مځ رسو‎ NG gas AN 
5877. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab dia berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Mahmud bin Ar Rabi' -ia adalah orang yang Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam 
pernah mengguyurkan air ke mukanya dari sumur mereka, ketika ia masih kecil." 


AE 2 Win ود ر ل‎ Z 0 مه‎ 2 A و ملاع‎ 57 2212 27 259, 
ل‎ NGANG Adele ALE ES 


e 


NYA Ea کو‎ JENG َي بصي‎ LIGA بالك‎ Bela sel LAN 


A 


5878. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 
'anha dia berkata; Nabi Shallallahu 'alahi wasallam pernah di beri beberapa bayi, lalu beliau 
mendo'akan mereka, beliau juga pernah di beri seorang bayi laki-laki, lalu bayi itu ngompol, 
maka beliau meminta di ambilkan air lalu memercikinya dan tidak mencucinya." 


A A Ie Pa ولاه‎ Nm Ziya 2 سس( هق‎ TN AAS 
Is Ia $ SANKEN N EAE PAS 
Spa aa DANA 7 ا و‎ 9 KIE eá 


5879. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Tsa'labah bin 
Shu'air -Dan Nabi Shallallahu 'alahi wasallam pernah mengusapnya- bahwa dia pernah 
melihat Sa'd bin Abu Wagash shalat witir satu raka'at." 


Bab: Bershalawat untuk nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 


Na EENAA ANE Ta لاك‎ CAS SSS 


A 2‏ مه 


BANI ga NEK Fla ALA Te AN Kabah قال اهدي‎ At 


ا 


anne a Maag e‏ الل عل sesa‏ مُحَمَّدِوَعَلَ آل مْحَمَّدِكُمَا 


Jl كمَابَارَكْتَعَلَ‎ MASA رِذَعَلَمُحَمَدِوَعَلَ‎ MAN ميدُمَجيد‎ II A) Ji َل‎ Le 
Saik Opal 


5880. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Al Hakam dia berkata: saya mendengar Abdurrahman bin Abu 
Laila dia berkata: Ka'b bin 'Ujrah pernah menemuiku, lalu dia berkata: "Maukah kamu aku 
beri petunjuk? Sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alahi wasallam pernah keluar menemui kami, 
lalu kami bertanya: "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui salam kepadamu, lalu 
bagaimanakah caranya bershalawat kepadamu? Beliau menjawab: "Ucapkanlah: 
ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD WA 'ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA SHALLAITA 
'ALAA AALII IBRAAHIM INNAKA HAMIIDUM MAJIID. ALLAAHUMMA BAARIK 'ALAA 
MUHAMMAD WA'ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA BAARAKTA 'ALAA 'AALI IBRAHIIMA 
INNAKA HAMIIDUM MAJIID (Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan kepada 
keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahiim, 
sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah berilah barakah kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi barakah kepada 
Ibrahim, sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Mulia)." 


LK بن‎ 


dé JoAN 5 PETI Aa SENA Jet ika PENA‏ مُحَمَّدٍ محمد 
S3 1555 GE MA BELA Wa Ans‏ آل مُحَمَّدٍ eta‏ 


AJ AANG 
5881. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Hazim dan Ad Darawardi dari Yazid dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id 
Al Khudri dia berkata: kami bertanya: "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui salam 
kepadamu, lalu bagaimanakah kami bershalawat?" beliau menjawab: "Ucapkanlah: 
ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD 'ABDIKA WARASUULIKA KAMAA SHALLAITA 'ALAA 
IBRAAHIM WA BAARIK 'ALAA MUHAMMAD WA'ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA BAARAKTA 
'ALAA IBRAHIIM WA 'ALAA AALI IBRAHIIMA (Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad 


PE ME ڪن َي اله ن‎ SIA NN ي حازم و‎ SAS yk 


hamba dan utusan-Mu sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahiim, dan 
berilah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah 
memberi barakah kepada Ibrahim, dan keluarga Ibrahim)." 


Bab: Bolehkah bershalawat untuk selain Nabi Shallallahu'alaihiwasallam? 


4 5 A 


u A رص‎ A 7 
ji IK کا‎ JB É مبَدَعَنعَمْرِ و بْنِمْرَدَعَنَابْ‎ s iieo 212 انين‎ KANGA 
JAJAN علب ص كيد‎ aa asah PG 


5882. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Amru bin Murrah dari Ibnu Abu Aufa dia berkata; "Apabila seseorang 
menyerahkan sedekahnya kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, maka beliau 
mengucapkan: "ALLAHUMMA SHALLI 'ALAAIHI (Ya Allah, berikanlah kesejahteraan 
kepadanya)." Tidak lama kemudian, ayahku menyerahkan sedekah kepada beliau, lalu beliau 
bersabda: "ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA AALI ABI AUFA (Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan 
kepada keluarga Abu Aufa)." 


Mali ES E ag al ag NENGA‏ عَنَأِيوعَنَعَمُرو بسكي الررَ رَقِيَكَالَ 


Jasa AN عَلَيَكَكَالَقُولُو‎ pd گي‎ ANG gan GN BEA GA LN OGAN 


N 


7 2 A “22 2 2 ر مي‎ 4 gi م‎ ap 
isat JS ab ja pa AA فر ته كَمَاصَلَيَتَعَلَ‎ sasi 
Sa آل‎ 


5883. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin 
Abu Bakr dari Ayahnya dari 'Amru bin Sulaim Az Zuragi dia berkata; telah mengabarkan 
kepadaku Abu Humaid As Sa'idi bahwa mereka berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana kita 
bershalawat kepadamu?" beliau bersabda: "Ucapkanlah: ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA 
MUHAMMADIN WA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHII KAMAA SHALLAITA 'ALAA AALI 
IBRAHIM WA BAARIK 'ALAA MUHAMMADIN WA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHII KAMAA 
BAARAKTA 'ALAA AALI IBRAHIM INNAKA HAMIIDUN MAJIID" (Ya Allah berilah shalawat 
kepada Muhammad, istri-istrinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah 
memberi shalawat kepada keluarga Ibrahim dan berilah barakah kepada Muhammad, istri- 
istrinya dan anak keturunannya sebagaimana Engkau telah memberi barakah kepada 
keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Mulia)." 


Bab: Sabda nabi "Siapa yang kusakiti, jadikanlah sebagai kaffarat baginya" 


AKUAN ANA Ag Jé á PAHA AAA 


IA AA A A 2 


PA i BAR PAT, NIS ANA ير هرضي‎ Ploes 


pa r 


2 Z 
Baa an Ja Gen 


5884. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shal? h telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata, 
telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa 
dia pernah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan: "Ya Allah, sekiranya 
ada seorang mukmin yang pernah aku cela, maka jadikanlah celanya tersebut sebagai 
perkara yang dapat mendekatkan kepada-Mu di hari Kiamat kelak." 


Bab: Meminta perlindungan dari fitnah 


4 


KASN SA AN an LAN رضي‎ a PES LA An SAS a و‎ Bn ANG 


A 


2 TE ppi SN USBN فَصود‎ ANU حقو‎ zÍ 35 Sa 


1 é 1 0 1 ea AAU PD Z 26 4 
JENANG قار جل‎ Sata PIA NYA کل ر‎ ENE 33 ga A 


- 
2 g A Pa 


DEL SE Ga KAS Yola الهم‎ 2 Jaa ىلغي‎ 


Laka Gel NGANG Keria AN kasak PAN موحل‎ Kesan gan 
SE aa KAN SEE KAI S3 Sala JÊNG s AGE, 
ra Ne TA ih BEN MINI AA Sa MA الي‎ Aa Ah BN KE 


A 

#5) 
5885. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dari Qatadah dari Anas radliallahu 'anhu; bahwa para sahabat banyak bertanya 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sehingga mereka setengah memaksa dengan 
pertanyaan-pertanyaan itu. Maka beliau marah dan langsung naik mimbar sambil bersabda: 
'Tidaklah kalian bertanya kepadaku mengenai sesuatu, melainkan aku selalu jelaskan kepada 
kalian', lantas aku melihat kanan-kiri, tak tahunya setiap orang menutupi kepalanya dengan 
pakaiannya sambil menangis, Secara spontan muncullah seseorang yang jika bermusuhan, ia 
dipanggil dengan nasab selain ayahnya, maka orang itu berujar 'Wahai nabiyullah siapakah 
ayahku? Beliau menjawab: 'ayahmu adalah Hudzafah." Umarpun bergegas mengucapkan 
RADHIINA BILLAHI RABBAN WABIL ISLAAMI DIINAN WABI MUHAMMADIN shallallahu 'alaihi 
wasallam RASUULAN NA'UUDZU BILLAH MINAL FITANI (Kami ridha Allah sebagai Tuhan, 
Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai utusan, kami berlindung kepada Allah dari 
fitnah), lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku belum pernah melihat 
keburukan dan kebaikan sama sekali seperti hari ini, sebab hari ini neraka dan surga 
digambarkan bagiku hingga aku melihat kedua-duanya berada dibalik dinding ini. Dan 
Qatadah selalu menyebutkan hadits ini ketika membaca ayat 'Wahai orang-orang yang 
beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang sekiranya diungkapkan kepada 
kalian, justru malah menyusahkan kalian." (QS. Al Maidah; 101). 


Bab: Meminta perlindungan dari dikuasai orang lain 


ált Aids ANA BAS SEN NGGEN 70 PA KUA 


NW 


Ad jadah Ya SEA AN AG pa 


ATA! ANN PA mas Sa Saba Mae PANEN SMU 
NG FI 0 ANA pad PI JANI a As Ha NIK As 
SANG RELA PSN Na 2 AAS AAN وَالْبُخَل‎ 


LH 


BE SA دفْهَاوَ‎ Seb BAN 53 550 M EKU hci 


2 Z 


6 POE haug - AAN, 


IKEA AIS‏ حتاو د LAYANG Ka ESAI A bara‏ ماين جب امل 


4 


Rela كم نمدم‎ GRI 
5886. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Isma'il bin Ja'far dari 'Amru bin Abu 'Amru bekas budak Al Mutthalib bin Abdullah bin 
Hanthab, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepada Abu Thalhah: "Berilah aku seorang pelayan lelaki dari yang kamu 
miliki hingga ia bisa membantuku." Abu Thalhah lalu keluar dengan membawaku di belakang 
boncengannya. Aku lalu menjadi pelayan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam. Setiap kali 
beliau singgah pada suatu tempat, beliau banyak membaca: 'ALLAHUMMA INNI 
A'VUDZUBIKA MINAL HAMMI WAL HAZANI WAL 'AJZI WAL KASALI WAL BUKHLI WAL JUBNI 
WA DLALA'ID DAINI WA 'ALAIHI WA GHALABATIR RIJAALI (Ya Allah, aku berlindung kepada- 
Mu dari keluh kesah dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat bakhil dan 
penakut, dan dari lilitan hutang dan penindasan) '. Aku selalu melayani (keperluan) beliau 
hingga kembali dari Khaibar, beliau kembali dengan membawa (mengiring) Shafiyah binti 
Huyai. Dan aku lihat beliau menutupinya dengan kain kemudian memboncengkannya di 
belakang beliau. Sehingga ketika kami tiba di daerah Shahba”, beliau membuat hais dalam 
bejana dari kulit, kemudian beliau menyuruh agar aku mengundang para sahabat. Setelah itu 
mereka menyantap hidangan tersebut, itulah awal rumah tangga beliau dengannya. 
Kemudian beliau melanjutkan perjalanan, hingga ketika Uhud telah terlihat, beliau bersabda: 
"Ini adalah gunung yang kita mencintainya dan dia mencintai kita." Ketika memasuki kota 
Madinah beliau mengatakan: "Ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan apa yang ada di 
antara dua gunungnya (Madinah), sebagaimana Ibrahim mengharamkan (mensucikan) 
Makkah. Ya Allah, berkahilah mereka dalam mud dan sha' mereka." 


2 


Kian Huh 


Bab: Meminta perlindungan dari siksa kubur 


- - A 
Z 8 


A ea 9 DAS LAKI و‎ «6 Zayb SANA 
beli BEE EME سيعت‎ BAL ya س‎ ga SAS ESAI CIA SS 


Pa 


4 D 4 
INA کر ف‎ 21234 1223 >. aR) 277 2 LL امسوم 1م‎ ١ ل‎ Ns E 

A 
EAS 


AAN 
5887. Telah menceritakan kepada kami Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufran 
telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dia berkata, saya mendengar Ummu 
Khalid Binti Khalid -kata Musa; dan belum ada yang mendengar seorang pun dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam selain dia- Ummu Khalid berkata, "Saya mendengar Nabi 
Shallallahu 'alahi wasallam meminta perlindungan dari siksa kubur." 


2 4 - Z 


y Aik NE 27 SANA MERE 2 عد اللا‎ AA Aa 
AED 2 حد دم حد شعبه حد عبد كاين ضعي نسعد يامر بحمس و‎ 


E A َو‎ 231. AA س عو 7 واو َو‎ BI 7 2 ءوس‎ F 2 Pa 4 
Sd sel من الجبن و‎ Sa الله إن أعو‎ ae ASI أنه‎ la pan AN Je 
Pa - م‎ - 7 Lg - ud po Led 


? z 2 وخ ل‎ > 7 z ا‎ 
JNE AB JEANS AAN 243 5213 AAS JIE 
5888. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Mush'ab bahwa Sa'd pernah memerintahkan 
lima perkara, dia menyebutkan perkara itu dari nabi Shallallahu 'alahi wasallam, bahwa 
beliau memerintahkan hal itu juga, yaitu; "ALLAHUMMA INNI A'UUDZU BIKA MINAL BUKHLI, 
WA A'UUDZU BIKA MINAL JUBNI, WA A'UUDZU BIKA AN URADDA ILAA ARDZALIL 'UMUR WA 
A'VUDZU BIKA MIN FITNATID DUNYA -yaitu firnah Dajjal- WA A'UUDZUBIKA MIN 'ADZAABIL 
OABRI (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu dari 
sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu kepikunan, aku berlindung dari fitnah dunia - 
maksudnya adalah fitnah dajjal- dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur." 


TK 


D Pa Z رر‎ 
ZWEE RL La ص مي‎ 8?272 7 a TEA Als 46 ور ا‎ SA ابره‎ TA KL 
z z 


- 


p 
2 
256 


د 14ج د دير ير ولع رو Tu Ae N.‏ لخر و ييو NI‏ 


أ 


A 
6 


TAA بع وه‎ 6 w 5200 bu Tee سے ور ا‎ رو٤‎ 2 
BI PEN BI ANE Kp EN je a NGE ISS جاو‎ SANA نعم أن‎ 


r 


g A PA 
< axl aN ta Pa AZ و‎ Aa كوم ودار‎ 217 NGANA Da 
صلا ةٍإلا تَعَوَّ ذمِنَ‎ panan | Iksan ana SMA PAN AAS 2833 
27? x 
A A 


5889. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari Masruq dari Aisyah dia berkata; "Dua orang 
wanita tua dari Yahudi Madinah datang kepadaku, lalu keduanya berkata kepadaku; 
"Sesungguhnya penghuni kubur ada yang disiksa di kubur mereka." Namun aku 
mengingkarinya bahkan aku merasa tidak perlu untuk mempercayai keduanya, sesaat 
kemudian Nabi Shallallahu 'alahi wasallam masuk menemuiku, lalu aku beritahukan kepada 


beliau perihal ucapan dua wanita tua tersebut, maka beliau bersabda: "Mereka berdua 
benar, sesungguhnya orang-orang ada yang disiksa (dalam kuburnya) yang dapat di dengar 
oleh setiap binatang." Setelah itu aku tidak pernah melihat beliau melainkan selalu 
memohon perlindungan dari siksa kubur selepas shalat." 


Bab: Meminta perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian 


AKA BAN MI قا سا قا سا‎ NAS 
IS يقو ل‎ KN بماك رضي‎ NE سيعت أ ي قال‎ JALAN GA دة‎ SS 


.. 


ےک ا كي کر رد ا د ANA‏ و 0 A k, 0 Pan AN Pa‏ 
صل ala GAN AN‏ يقو ل الله يي أعو ذب ك من العجز و JA‏ الجن و اللو 921 2 


. LAN ANA? UA ANA رعو‎ 277 Te A 


5890. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir dia berkata; saya mendengar Ayahku dia berkata; saya mendengar Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu 'alahi wasallam selalu mengucapkan: 
"ALLAHUMMA INNI A'UUDZUBIKA MINAL 'AJZI WAL KASALI WAL JUBNI WAL BUKHLI WAL 
HARAMI WA A'UUDZUBILKA MIN 'ADZAABIL QABRI WA A'UUDZUBIKA MIN FITNATIL 
MAHYAA WAL MAMAAT (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, 
pengecut, kekikiran dan kepikunan. Dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur dan 
berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian." 


Bab: Meminta perlindungan dari dosa dan terlilit hutang 


PAN AA A م م‎ - A - - [í < A 1G 
l PMES AL 2 AK 2 .مادم مم‎ 7 MAA Ss BALA 0 2 LINK 


PAN AMA CA Pena AN AN Pa TN AA EAT ر را را از‎ 21-44 Ta 
Kia KANG UN MIL aé Ei] كانَيَقُولا‎ la gal EA صل‎ 


4 
eg‏ عاب النًار 9 ya‏ فة الغتى وَأعو Kea‏ 


سن 27 


2 Kar اك‎ 1 LANANG > ماس‎ 1 PA sd وو‎ AA رعو‎ 

و أعوذبك SPAN GE en Gah AE Jun RUN JAN gana EA ya‏ من 

P Nl AA E AA? 227 lr 40 ارا بو كم ع افلكم > و‎ > 7 

GAJI‏ كما نقيت الَو ب الا بيص من السو AE‏ وَبَينَ خَطَايَايَ كمَاباعدت بین‌المشرٍق 
7ه 

. 14 

LAS 


5891. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi 
Shallallahu 'alahi wasallam biasa mengucapkan: "ALLAHUMMA INNI A'UUDZUBIKA MINAL 
KASALI WAL HARAMI WAL MA'TSAMI WAL MAGHRAMI WAMIN FITNATIL QABRI WA 
'ADZAABIL OABRI WAMIN FITNATIN NAARI WA 'AZAABIN NAARI WAMIN SYARRI FITNATIL 
GHANIY WA 'A'UUDZUBIKA MIN FITNATIL FAORI WA A'UUDZUBIKA MIN FITNATIL MASIIHID 
DAJJAL, ALLHUMMAGHSIL 'ANNII KHATHAAYAYA BIMAAIS SALJI WALBARADI WANAOOI 
OALBII MINAL KHATHAAYAYA KAMAA NAOOAITATS TSAUBAL ABYADL MINAD DANAS 
WABAA'ID BAINI WABAINAL KHATHAAYAYA KAMAA BAA'ADTA BAINAL MASYRIQI WAL 
MAGHRIBI (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, kepikunan, kesalahan dan 
terlilit hutang, dan dari fitnah kubur serta siksa kubur, dan dari fitnah neraka dan siksa 


neraka dan dari buruknya fitnah kekayaan dan aku berlindung kepada-Mu dari buruknya 
fitnah kefakiran serta aku berlindung kepada-Mu dari fitnah Al Masih Ad Dajjal. Ya Allah, 
bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan air embun, sucikanlah hatiku dari 
kotoran-kotoran sebagaimana Engkau menyucikan baju yang putih dari kotoran. Dan 
jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara 
timur dan barat." 


Bab: Meminta perlindungan dari pengecut dan malas 
JE; Ene ana an SAYA 
PAN 2 2 و و‎ Pa AN gu عو و‎ w KAMU 

لوص روعالا 

5892. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami 

Sulaiman dia berkata, telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Abu 'Amru dia berkata, saya 

mendengar Anas bin Malik dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengucapkan: 

"ALLAHUMMA INII A'UUDZUBIKA MINAL HAMMI WAL HAZANI WAL 'AJZI WAL KASALI 

WALJUBNI WALBUKHLI WADLALA'ID DAINI WAGHALABATIR RIJAALI (Ya Allah, aku 


berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka cita, lemah dan malas, pengecut dan kikir 
dan terlilit hutang serta dikuasai musuh." 


Bab: Meminta perlindungan dari kebakhilan 


jaan mb; flé E Aa یری ا‎ 20 


9 


Peran SA 50000 PAT LP LE شرق أو وكاو وحن‎ 


A A < 2 = و‎ 


Os ata DN AEE SA AB ts iias Aa 


Mi ECE Si Senai 


5893. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepadaku Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik bin Umair dari 
Mush'ab bin Sa'd dari Sa'd bin Abu Waqash radliallahu 'anhu bahwa dia memerintahkan lima 
perkara, dan dia pernah menceritakan tentang hal itu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu; "ALLAHUMMA INNI A'UUDZU BIKA MINAL BUKHLI, WA A'UUDZU BIKA 
MINAL JUBNI, WA A'UUDZU BIKA MIN AN URADDA ILAA ARDZALIL 'UMUR WA A'UUDZU 
BIKA MIN FITNATID DUNYA, WA A'UUDZUBIKA MIN 'ADZAABIL QABRI (Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, aku berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku 
berlindung kepada-Mu kepikunan, aku berlindung dari fitnah dunia dan aku berlindung 
kepada-Mu dari siksa kubur." 


Bab: Meminta perlindungan dari kepikunan 


pu 
P 


KERA بْنِمَالِكِرَضِيَ اللُعَنَهُ‎ Soe e PAKE Ag تعد نكا‎ Pe Pirena 
وَأَعُودْبِكَمِنَالَجْبنَ‎ JA Nad ASIAN BS aja 5 ANA INI 3S 
SIS Sa 


5894. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas bin Malik radliallahu "anhu dia berkata: 
"Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam sering meminta perlindungan, beliau mengucapkan: 
"ALLAHUMMA INNI A'UUDZUBIKA MINAL KASALI WA A'UUDZUBIKA MINAL JUBNI WA 
A'UUDZUBIKA MINAL HARAMI WA A'UUDZUBIKA MINAL BUKHLI (Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari sifat malas, dan berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, dan berlindung 
kepada-Mu dari sifat pikun dan aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir." 


Bab: Doa untuk menghilangkan wabah dan penyakit 


SEN رَضِيَ‎ LÊ AE UA PSA SAS 
JU JAN GAS Ag AA AA Sina es RE SER aa saé Pars DIA 
Kel MIA SANA 


5895. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Hisyam bin "Urwah dari Ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, 
Nabi Shallallahu 'alahi wasallam bersabda: "Ya Allah, berilah kecintaan kami terhadap 
Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap Makkah atau lebih cinta lagi, dan 
pindahkanlah demamnya ke daerah Juhfah, ya Allah berkahilah kami di mud dan sha' kami." 


5 در سم 
KE MP‏ 


TEMA ELEGAN AL jom PESAN حَدَدتامو‎ 
Gélo pi [eka dis is Perda ولا ىا 2ه‎ PAR 


1 
أا ALI‏ ر و 7AA‏ 


NA Re LA EA A ya جع 519 ادو مالۇ لا ردني‎ gas Aa ANG gas 
e 55 seba Lana D 


A 


Z 
- ARI A e 2 ف‎ 


Ja ga Fs na E 54. pa NGE ia PA MEA‏ ا 


Bea وچرم‎ LANANG ANA Mag Aa 
Sui وَسَلَّمَ م‎ SA أذ الك صل‎ SA سعد و‎ JANG MA 


5896. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'd bahwa 
Ayahnya berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu 'alahi wasallam haji wada', beliau datang 
menjengukku ketika aku terbaring sakit yang menyebabkan kematianku, lalu saya berkata, 
"Wahai Rasulullah, keadaan saya semakin parah, seperti yang telah anda lihat saat ini, 
sedangkan saya adalah orang yang memiliki banyak harta, sementara saya hanya memiliki 
seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka bolehkah saya 
menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?" beliau bersabda: "Jangan." Saya bertanya lagi; 
"Kalau begitu, bagaimana jika separuhnya?" beliau menjawab: "Jangan, (namun 
sedekahkanlah sepertiganya saja), dan sepertiganya pun sudah banyak, sebenarnya bila 
kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu 
meninggalkan mereka dalam keadaan serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang 
lain. Tidakkah Kamu menafkahkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mencari ridla Allah, 
melainkan kamu akan mendapatkan pahala lantaran dari nafkah pemberianmu itu, hingga 
sesuap makanan yang kamu suguhkan kemulut istrimu juga merupakan sedekah darimu." 
Saya bertanya lagi: "Apakah saya masih tetap hidup, sesudah teman-teman saya meninggal 
dunia?" beliau menjawab: "Sesungguhnya kamu tidak akan panjang umur, kemudian kamu 
mengerjakan suatu amalan dengan tujuan untuk mencari ridla Allah, kecuali derajatmu akan 
semakin bertambah, semoga kamu dipanjangkan umurmu sehingga kaum Muslimin 
mendapatkan manfa'at darimu dan orang-orang (kafir) menderita kerugian karenamu. Ya 
Allah... sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan janganlah Engkau kembalikan mereka 
kepada kekufuran, akan tetapi alangkah kasihannya Sa'd bin Khaulah." Sa'd berkata, 
"Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendo'akannya agar ia meninggal di kota 
Makkah." 


Bab: Memminta perlindungan dari kepikunan, fitnah dunia 


LA 
- 


259 و او ANI? NA‏ ر 9< A DADA A,‏ ر و روم م 2 0 E‏ مر 
حَدَتَمَاإِسَحَاقَ بنَإِبَرَاهِمَ أخبرنا الحَسَينعَنرَابِدَةعَنْعَبَدِالْمَلِكِعَنَمصَعْبٍ بن سَعْدِ عَنَأَبِيهِ 


Ld 
P 
A 2 


27? Ld 54 وو‎ A A 
القبر‎ SE uni وَأَعَو‎ jan 


PARP َو‎ w AG - A Pa 4 PA 4 a Gas 4 7 امم‎ A 2 MK 
2 0 : 0 irae ANENG - Tn 3 “GX AS 


3 2 ا کر 
SANI Ia‏ 
Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al‏ .5897 
Husain dari Za'idah dari Abdul Malik dari Mush'ab bin Sa'd dari Ayahnya dia berkata;‏ 
"Mohon perlindunganlah kalian dengan beberapa kalimat yang digunakan oleh Nabi‏ 
Shallallahu 'alahi wasallam, yaitu; "ALLAHUMMA INNII A'UUDZU BIKA MINAL JUBNI, WA‏ 
A'UUDZU BIKA MINAL BUKHLI, WA A'UUDZU BIKA MIN AN URADDA ILAA ARDZALIL 'UMUR‏ 
WA A'UUDZU BIKA MIN FITNATID DUNYA WA 'ADZAABIL QABRI (Ya Allah, aku berlindung‏ 
kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, aku berlindung‏ 
kepada-Mu kepikunan, aku berlindung dari fitnah dunia dan siksa kubur."‏ 


رار 22 2 Kg‏ د ل “يمان > اوو وکو ر وء gia zaz‏ ا 0 
LA SAS‏ بمو SN‏ هش امعو 223 AN EN in EA‏ 
ےو ر ر نر حر ريع الى تاس عي Ns A‏ ر 0 ا جر AA akat GENG‏ 2 
SAB AAN AT AN ge IN Aa Aa‏ 


wW Xy‏ و w‏ و r g r‏ “9 و 2g A‏ و 
u7 GA HAN Su AMA BAU KAN 15 P MAN “20 1G | ANA 4 | 4‏ 
AA) | | | |‏ عل AA)‏ 8 
r4 7 7 - - pa pa - -‏ 


PAPA Pr 


DAN ES من‎ AS 20 AN بمَاء اللَلّڄ و‎ AA JUAN mei 
AN EN EL GUS ب‎ ar 


5898. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Waki' telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah bahwa 
Nabi Shallallahu 'alahi wasallam selalu mengucapkan: "ALLAHUMMA INNI A'UUDZUBIKA 
MINAL KASALI WAL HARAMI WAL MAGHRAMI WAL MA'TSAMI, ALLAHUMMA INNI 
A'VUDZUBIKA MIN 'ADZAABIN NAAR WAFITNATIN NAARI WAMIN FITNATIL QABRI WA 
'ADZAABIL QABRI WASYARRI FITNATIL GHANIY WASYARRI FITNATIL FAORI WAMIN SYARRI 
FITNATIL MASIIHID DAJJAL, ALLHUMMAGHSIL KHATHAAYAYA BIMAAIS SALJI WALBARADI 
WANAOOI OALBII MINAL KHATHAAYAYA KAMAA NAOOAITATS TSAUBUL ABYADL MINAD 
DANAS WABAA'ID BAINI WABAINAL KHATHAAYAYA KAMAA BAA'ADTA BAINAL MASYRIOI 
WAL MAGHRIBI (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa malas, kepikunan, terlilit 
hutang, dan dari kesalahan dan dari fitnah neraka serta siksa neraka, dan dari fitnah kubur 
dan siksa kubur dan dari buruknya fitnah kekayaan dan dari buruknya fitnah kefakiran serta 
fitnah Al Masih Ad Dajjal. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air salju dan 
air embun, sucikanlah hatiku dari kotoran-kotoran sebagaimana Engkau menyucikan baju 
yang putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku 
sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat." 


Bab: Meminta perlindungan dari fitnah kekayaan 


BIAN ai BA NATARE NAS ae Aa, AN aga 


KIRAB gi Ga SANI ENJANG as عَكَيَهِوَسَلَّم كَانَيَتعََ‎ 2 


Naa 


KA SI SI 21‏ وَأَعُوذْيِكَ مِنفِتَة 


JÊNG) 
5899. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Salam bin Abu Muthi' dari Hisyam dari Ayahnya dari Bibinya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam biasa meminta perlindungan dengan (membaca): "ALLAHUMMA INNI 
A'VUDZUBIKA MIN FITNATIN NAAR WAMIN 'ADZAABIN NAAR WA A'UUDZUBIKA MIN 
FITNATIL QABRI WA A'VUDZUBIKA MIN 'ADZAABIL QABRI WA A'UUDZUBIKA MIN FITNATIL 
GHANIY WA A'UUDZUBIKA MIN FITNATIL FAORI WA A'VUDZUBIKA MIN FITNATIL MASIIHID 
DAJJAL (Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka dan siksa neraka, aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah kubur dan siksa kubur, aku berlindung kepada-Mu dari 
fitnah kekayaan dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kefakiran dan aku berlindung 
kepada-Mu dari fitnah Dajjal)." 


Bab: Meminta perlindungan dari fitnah kefakiran 


LA LA 29 


SEA aa a Sea IKA حَدَتْمَامُحَمَدَأَخَيرَنَاأَبُو‎ 
ABS s ÉNE JÊNG ya ةبك‎ AIA JANI sis يو‎ ka gak Nyo NG 
AN JE ema 3 Ajal PPAP JAN ANG وسر‎ SAN وَسَرَ‎ AN AE 
AD ya ASN NELLA من‎ A33 AN a اغْسِلْكَلبِي‎ 
AS Ser HIASAN BAN GAS كُمَابَاعَدْتَ‎ GUS بيني و بي‎ 
AG 


5900. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu 
Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata; Nabi Shallallahu 'alahi wasallam sering mengucapkan do'a: 
'ALLAHUMMA INNI A'VUDZUBIKA MIN FITNATIN NAAR WA 'ADZAABIN NAARI WA FITNATIL 
OABRI WA 'ADZAABIL QABRI WASYARRI FITNATIL GHANIY WASYARRI FITNATIL FAORI, 
ALLAHUMMA INNI  A'UUDZUBIKA MIN SYARRI  FITNATIL MASIIHID DAJJAL, 
ALLAHUMMAGHSIL @ALBII BIMAAIS SALJI WAL BARADI WANAQQI OALBII MINAL 
KHATHAAYAYA KAMAA NAOOAITATS TSAUBUL ABYADL MINAD DANAS WABAA'ID BAINI 
WABAINAL KHATHAAYAYA KAMAA BAA'ADTA BAINAL MASYRIAI WAL MAGHRIBI, 
ALLAHUMMA INNI A'UUDZUBIKA MINAL KASALI WAL MA'TSAMI WAL MAGHRAMI." (Ya 
Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah neraka serta siksa neraka, dan dari fitnah kubur 
dan siksa kubur dan dari buruknya fitnah kekayaan dan dari buruknya fitnah kefakiran. Dan 
aku berlindung kepada-Mu dari keburukan fitnah Al Masih Ad Dajjal. Ya Allah, bersihkanlah 
hatiku dengan air salju dan air embun, sucikanlah hatiku dari kotoran-kotoran sebagaimana 
Engkau menyucikan baju yang putih dari kotoran. Dan jauhkanlah antara diriku dan 
kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari rasa malas, kesalahan dan terlilit hutang)." 


Bab: Berdoa meminta banyak harta disertai keberkahan 


A 


KA Bean CL EK SA IK SES MEN PA حَدَدْنِي‎ 


silang - Pa kaá جار‎ KAA TAN IS Ga اراي ا‎ 


5901. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; saya mendengar 
Oatadah dari Anas dari Ummu Sulaim bahwa dia berkata: "Wahai Rasulullah, do'akanlah 
pelayanmu yaitu Anas!." Beliau lalu mengucapkan: 'Ya Allah, karuniailah dia harta dan anak 
yang banyak dan berkahilah terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadanya.' Dan dari 
Hisyam bin Zaid saya mendengar Anas bin Malik seperti itu. 


- Ar 


ENGGEN ضى‎ EN سيعت‎ EA A بيع‎ PEN حَدََااَبُو‎ 
PAN VE الما کر مادو و اده‎ JG as SI 


5902. Telah menceritakan kepada kami Abu Zaid Sa'id bin Ar Rabi' telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Oatadah dia berkata: saya mendengar Anas radliallahu 'anhu dia 
berkata: Ummu Sulaim berkata: "(Do'akanlah) pelayanmu Anas!." Beliau lalu mengucapkan: 
Ya Allah, karuniailah ia banyak harta dan anak, dan berkahilah terhadap sesuatu yang telah 
Engkau berikan padanya.' 


Bab: Doa istikharah 


EN REI NN en 
35 LKS BEA Mena yaa da sala عل عليه‎ Laga Yin, z6 


LA LA 


ANA Ala‏ فل غر EN AU sis Ani‏ ا رك بقَدَرَتكَ 
SES YANG SN SEN ch seis Ap (ak Be aba NG 5‏ 


J jaaa يو‎ PANGANE aa Ia pa SAT Ik 


LA 
- 


SANA AS‏ ليف دينِي AI‏ و NG JANE‏ قا قَالَفعَاجِلٍأَمْرِيوَآجِلِهِ 


A 


و 


A 


pera حَاجَتَهُ‎ ga AS حَيَتُ‎ sa IS KENA LL EE 33 Pl Gabah no 


5903. Telah menceritakan kepada kami Mutharif bin Abdullah Abu Mush'ab telah 
menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Al Mawal dari Muhammad bin Al 
Munkadir dari Jabir radliallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
mengajarkan istikharah kepada kami untuk setiap perkara, sebagaimana mengajarkan surat 
dari Al Our'an. (Sabdanya): "Jika salah seorang dari kalian menginginkan sesuatu maka 
hendaknya ia mengerjakan dua raka'at lalu ia mengucapkan: ALLAHUMMA INNI 
ASTAKHIRUKA BI 'ILMIKA WA ASTAODIRUKA BI QUDRATIKA WA AS'ALUKA MIN FADLIKAL 
ADZIMI FAINNAKA TAODIRU WALA AODIRU WA TA'LAMU WALA ALAMU WA ANTA 
A'LAMUL GHUYUB, ALLAHUMMA FAIN KUNTA TA'LAMU HADZAL AMRA (maka ia 
menyebutkan hajat yang ia inginkan) KHAIRAN الا‎ FII DIENIE WA MA'AASYII WA 'AOIBATI 
AMRI -atau berkata, FII 'AAJILI AMRII WA AAJILIHI- FA@DURHU LI WA IN KUNTA TA'LAMU 
ANNA HAADZAL AMRA SYARRAN LI FI DIINII WA MA'AASYII WA 'AAOIBATI AMRII -atau 
berkata, FII 'AAJILI AMRII WA AAJILIHI- FASHRIFHU 'ANNI WASHRIFNI 'ANHU WAODURLIIL 
KHAIRA HAITSU KAANA TSUMMA RADDLINI BIHI. (Ya Allah saya memohon pilihan kepada 
Engkau dengan ilmu-Mu, saya memohon penetapan dengan kekuasaan-Mu dan saya 
memohon karunia-Mu yang besar, karena Engkaulah yang berkuasa sedangkan saya tidak 
berkuasa, Engkaulah yang Maha mengetahui sedangkan saya tidak mengetahui apa-apa, dan 
Engkau Maha mengetahui dengan segala yang ghaib. Ya Allah jikalau Engkau mengetahui 
urusanku ini (ia sebutkan hajatnya) adalah baik untukku dalam agamaku, kehidupanku, serta 
akibat urusanku -atau berkata: baik di dunia atau di akhirat- maka takdirkanlah untukku 
serta mudahkanlah bagiku dan berilah berkah kepadaku, sebaliknya jikalau Engkau 


mengetahui bahwa urusanku ini (ia menyebutkan hajatnya) buruk untukku, agamaku, 
kehidupanku, serta akibat urusanku, -atau berkata: baik di dunia ataupun di akhirat- maka 
jauhkanlah aku daripadanya, serta takdirkanlah untukku yang baik baik saja, kemudian 
jadikanlah aku ridla dengannya.) " Lalu ia menyebutkan hajatnya. 


Bab: Doa ketika berwudhu" 


- 3 A E ر‎ 


Sa RAN 
SEA PANA sat نيدم‎ data ban ka ane: NGA 
AN ada iya گر‎ GEA AKA JG akah) 


5904. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata: Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam meminta diambilkan air, lalu beliau berwudlu, setelah itu beliau 
mengangkat tangannya sambil berdo'a: "Ya Allah, ampunilah 'Ubaid Abu 'Amir." Hingga aku 
melihat putih ketiaknya, lalu beliau melanjutkan do'anya: 'Ya Allah, jadikanlah ia termasuk 
dari orang yang terbaik diantara manusia di hari Kiamat kelak." 


اماو الا ا 


> B 
3 
ت‎ 
t 

A èn 
q 
E 
3 
5 


Bab: Doa jika menyusuri jalan mendaki (naik) 


As اور‎ 


KE يمو سى رضي‎ ES بَعَ نأب‎ AE BEA AKA SS 
ZA 


banar NI LAN JUS سلمف سقر فاا اكوا‎ sala Pat Aje قا قال‎ 
rn as كدعو‎ AE GAS Aa SA maki JAN اڇا الئاس ا ربعو‎ 


IM 


Gin BAN KEJU BNI, HBO UAS SIA‏ فُلْلَاحَوَلَوَلَافُوَة إلا 
SEA‏ من ئوز pa JEN Ben‏ کنو زٍ YES IS Yes‏ 


5905. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Utsman dari Abu Musa radliallahu 'anhu dia berkata, 
"Kami bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di suatu perjalanan, apabila kami berjalan 
ke tempat yang agak tinggi, kami pun bertakbir, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 'Saudara-saudara sekalian, rendahkanlah suara kalian! Sesungguhnya kalian tidak 
berdoa kepada Dzat yang tuli dan jauh. Tetapi kalian berdoa kepada Dzat Yang Maha 
Mendengar dan Maha Dekat.' Kemudian beliau mendatangiku, sedangkan diriku tengah 
membaca, 'Laa haula wa laa quwwata illa billaah' (Tiada daya dan upaya kecuali dengan 
pertolongan Allah). Kemudian beliau bersabda: 'Hai Abdullah bin Qais, 'Ucapkanlah: Laa 
haula wala guwwata illaa billaah, karena itu adalah salah satu dari perbendaharaan surga - 
atau beliau bersabda: 'Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat, yang termasuk salah 
satu dari perbendaharaan surga? Yaitu, Laa haula walaa guwwata illaa billah' (Tiada daya 
dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah)." 


Bab: Doa jika ingin bepergian atau pulang 


A 


SENI AKAL رضي‎ AE ANE ye مالك عن افع‎ LN 


P 


Sad IS TEA NE من ڪرو أو‎ AM 


LAM AN Pa Ae SANA NI EN AS‏ هو ڪل تَيَِكَدِيكٌ آيبُونَ 


lo را م‎ D PEARS Wa na رو٣ امور م‎ aa A 2 \ w 2 2 7 Z. 
تَايبُونَعَايِدُونَلِرَبَتَاحَامِدُونَصَدَقَ اللَمُوَعَدَمُوَتَصَرَعَبْدَمُوَهَرَمَالْأَحْرَابَوَحَدَهُ‎ 


5906. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma bahwa: "Apabila Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam telah kembali dari peperangan, haji atau umrah, maka beliau 
mengucapkan takbir di setiap tempat yang tinggi sebanyak tiga kali kemudian beliau 
membaca: "Tidak ada Ilah selain Allah, Yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi- 
Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kita berserah diri, 
bertaubat, beribadah, bersujud kepada Rabb kita dengan terus memuji-Nya, Allah akan 
menepati janji-Nya, dan menolong hamba-Nya dan mengalahkan golongan-golongan kafir 
dengan sendiri-Nya.'" 


Bab: Doa untuk orang menikah 


akên ANA PAN Gaal Ie ae PERARAKAN 
NA en Tip فاا کو ىه ور‎ ANE NA J ده«‎ 2 LG AN Ria 
ian Po EN AE duda صفرةفقال مهي‎ FIS وسلج عل عَبَّدِ الوَّحمن بّنِعَوَ‎ 
وَلَوَيِسَاةٍ‎ TANI ذهب ققًال بار‎ 
5907. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat bekas shufrah (minyak wangi berwarna kuning) pada Abdurrahman bin 
'Auf, maka beliau pun bertanya: "Bagaimana keadaanmu? -Atau bersabda- bagaimana 
kabarmu? la menjawab; 'Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan mahar 
seberat biji kurma.' Beliau besabda: 'Semoga Allah memberkahimu, adakanlah pesta 
perkawinan meskipun dengan seekor kambing." 


CAS أي وتر‎ NANGEN رَضِيَ‎ AE 3 PENI ASIAN بو‎ AJAH 
AK KH AREP AIA CA 4s ےا‎ 
قال بكرا‎ SEE Flag ANTA LA JET AE SL أو تسعد‎ 


Re KABK BAL IG BTA PN LA TAN RA je 


A EA‏ و و 


4 KAL USS Aa AKP 2 GK 4 g Ar ti je 9 21 
BEAN IE AE تقو‎ 5 MAL 5 Siaga La NGE 
MAAN IG 9 yak ? Sea کر ےت‎ > 


5908. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Amru dari Jabir radliallahu 'anhu dia berkata, "Ayahku telah 
meninggal dan meninggalkan tujuh atau sembilan anak perempuan, oleh karena itu aku 
menikahi wanita." Maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 'Apakah kamu sudah 
nikah wahai Jabir? ' Jawabku; "Ya, sudah." Beliau bersabda: 'Gadis atau janda? ' Aku 
menjawab: 'Janda.' Beliau bersabda: "Tidakkah kamu pilih gadis, hingga kamu bisa bercumbu 
dengannya dan dia bisa bercumbu denganmu, atau kamu dapat bergurau dengannya dan dia 
dapat bergurau denganmu? ' Aku menjawab, 'Ayahku telah meninggal dunia dengan 
meninggalkan tujuh atau sembilan anak perempuan, dan aku tidak suka jika aku menikah 
dengan wanita yang seumur dengan mereka. Oleh karena itu, aku menikahi wanita yang 
dapat mengurusi mereka." Beliau bersabda: 'Semoga Allah memberkahimu.' Namun Ibnu 
Uyainah dan Muhammad bin Muslim dari 'Amru tidak mengatakan: 'Semoga Allah 
memberkahimu.' 


Bab: Doa menggauli isteri 


DEA ES bê يڙ عَنْمَنَصور عَنسَالي‎ PSA 38 AH ANA > 


2 2 x Z PA 
و‎ 


Kasad “AI Tn siia e ak DI ANJI 


A 


2 & و‎ DA CN SE La 3 
AA يضر هشر‎ ABE 2 5 Jas طاد مار قتا‎ KAS = ANAA | 


إل 
A‏ 


5909. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Salim dari Kuraib dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dia 
berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya salah seorang diantara kalian 
hendak mendatangi isterinya, maka ucapkanlah; 'BISMILLAHI ALLAHUMMA JANNIBNASY 
SYAITHAANA WAJANNIBIS SYAITHAANA MAA RAZAQTANAA' Dengan nama Allah, jauhkanlah 
kami dari setan dan jauhkanlah setan terhadap sesuatu yang Engkau anugerahkan kepada 
kami, jika ditakdirkan memperoleh anak dari keduanya, maka setan tidak akan mampu 
membahayakannya selama-lamanya." 


Bab: Doa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam "Robbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanah" 


2 لحي‎ Je ANA NE Tual BEE NA SS 
JNE pa AI A A3 


5910. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Abdul Aziz dari Anas dia berkata, "Do'a yang paling banyak dipanjatkan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah: 'RABBANAA AATINAA FID DUN-YAA HASANAH WAFIL 
AAKHIRATI HASANAH WAOINAA 'ADZAABAN NAAR Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada 
kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka." 


Bab: Memminta perlkindungan dari fitnah duniawi 


AA 33‏ > هو مهو 


SALA anané ME MAN RE Ne St SARA وناي‎ Aa 
US LAN NN da ja a, ALAN Ibas KEM أي وَقَاصٍعَنّأبِيهرَضِيَ‎ 


2,7 < ووم 


JG adas EN لحيو‎ adhag Sea ASI YA GE A 
AI AE AA gi GA 


5911. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abu Al Maghra' telah menceritakan 
kepada kami 'Ubaidah bin Humaid dari Abdul Malik bin 'Umair dari Mush'ab bin Sa'd bin Abu 
Waggash dari Ayahnya radliallahu 'anhu dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah mengajari kami beberapa kalimat (do'a) sebagaimana beliau kamu belajar menulis, 
yaitu; "ALLAHUMMA INNI A'UUDZU BIKA MINAL BUKHLI, WA A'UUDZU BIKA MINAL JUBNI, 
WA A'UUDZU BIKA AN URADDA ILAA ARDZALIL 'UMUR WA A'UUDZU BIKA MIN FITNATID 
DUNYA WA 'ADZAABIL QABRI Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat kikir, aku 
berlindung kepada-Mu dari sifat pengecut, aku berlindung kepada-Mu dari kepikunan, aku 
berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan siksa kubur." 


Bab: Mengulang-ulang doa 


TN ea a né بَنْعِياض‎ SS a Hen AA 
PES ALS ANE ENI KENA Pel سام‎ A 


Lada 


قَالَأْسَعَرَ تٍأنَالله AE NGANG A GA ÊNGG apata kn 7 MS Sa‏ جُلان 
gal Ae KA Ndi‏ وال Lg NG Ji NG Hana ala aa NI d jahe‏ 


pe 


NE NAE E EEEN EAEN A2 NANE 


Aga 7 = { pd -22 PA سام‎ PAS 286 - 8 2 MA 2. 
Ian IP yaa ANA زُرَيْقِكَالَتَ قَأتَاهَارَ سول‎ 3 831355531533 
351 > A 0 4 


embos EA LAS baha A3‏ اق رشو لاله صل الک 
Ap WA baka sa :1 2‏ فقا ت یارس ول الا ا خر EAST‏ اله ور IE‏ 


Bung LAN APAN a Gen IA‏ سَعْدِعَنَهِمَمِعَنَأَبِيهِعَنَعَايسَدّكَالَتَ 


we 4 


ESA قَدَعَاوَدَعَاوَسَاقَ‎ Al MARS LAN ر‎ ae 


5912. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Anas bin 'Iyadl dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam terkena sihir, sehingga beliau pun dibuat seakan-akan telah 
melakukan sesuatu pekerjaan yang beliau tidak kerjakan. Sampai beliau selalu berdo'a 
kepada Rabbnya, kemudian beliau bersabda: "Wahai Aisyah, apakah kamu telah merasakan 


bahwa Allah telah memberikan fatwa (menghukumi) dengan apa yang telah aku fatwakan 
(hukumi)?" Aisyah berkata, 'Apa itu wahai Rasulullah? ' Beliau menjawab: 'Dua orang laki-laki 
telah datang kepadaku, lalu salah seorang dari keduanya duduk di atas kepalaku dan satunya 
lagi di kakiku. Kemudian salah seorang berkata kepada yang satunya: 'Menderita sakit 
apakah laki-laki ini? ' temannya menjawab: 'Terkena sihir." Salah seorang darinya bertanya: 
'Siapakah yang menyihirnya? ' Temannya menjawab: 'Labid bin Al A'sham.' Salah seorang 
darinya bertanya, 'Dengan benda apakah (dia menyihir)? ' Temannya menjawab, 'Dengan 
rambut yang terjatuh (ketika disisir) dan seludang mayang kurma.' Salah seorang darinya 
bertanya: 'Di manakah benda itu di letakkan?" Temannya menjawab; 'Di dalam sumur 
Dzarwan.' -Dzarwan adalah sumur yang terletak di Bani Zuraig- Aisyah melanjutkan: 
'Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendatanginya, lalu beliau kembali 
menemui Aisyah, beliau lalu bersabda: 'Demi Allah, seakan-akan airnya berubah bagaikan 
rendaman pohon inai dan seakan-akan pohon kurmanya bagaikan kepala syetan.' Aisyah 
berkata, 'Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam datang dan memberitahukan mengenai 
sumur tersebut, lantas aku bertanya: "Wahai Rasulullah, tidakkah anda mengeluarkannya? ' 
Beliau menjawab: 'Tidak, sesungguhnya Allah telah menyembuhkanku dan aku tidak suka 
bila memberikan kesan buruk kepada orang lain dari peristiwa itu." Isa bin Yunus dan Al Laits 
bin Sa'd menambahkan, dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah dia berkata: 'Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam disihir, lalu beliau selalu berdo'a dan berdo'a ....' Kemudian dia melanjutkan 
hadits tersebut." 


Bab: Mendoakan kecelakaan atas orang musyrik 


- 
ع و دسم 


SES PEN‏ کي عابنا ي ES NA‏ ابا يأو 233 JB‏ دعا 


aa na 95‏ وی A SE Ta Bgn‏ لخي وى مات 5 2 و 
oa‏ اله صلی الله عليه و EA‏ الا حر اب فقال الله Pn‏ الحكتاب يحالحسَاب‌اهزم 

AT و ب‎ Kan AN? & 

5913. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami Waki' 
dari Ibnu Abu Khalid dia berkata, saya mendengar Ibnu Abu Aufa radliallahu 'anhuma 
berkata: Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam pernah berdo'a ketika perang Ahzab, 


sabdanya: "Ya Allah, Dzat yang menurunkan kitab, Dzat yang segera membuat perhitungan, 
hancurkanlah pasukan Ahzab. Ya Allah hancurkanlah mereka dan cerai beraikanlah mereka." 


7 ٤لا‎ a ر‎ ar 2352 LAN 57 و‎ 22 A ES Ko, 2 ZA Pap 
عبد الله عن يحيى عن بي سَلمَه عن بي هر ير 6 9 لنبيّ‎ g'o Lis Was badi phan SI 

KA a15 > NT» ران‎ TP LIL لسلس و‎ LAMA OD و‎ mr 
العشاء قت الله أنج‎ ia ga Naah Pa كانَإذاقالَ‎ ka sade bo 


Lg‏ ورك 
DEGA w - pe‏ 


> 2 LABA 2 58 و‎ PSA 4 a 2 >12 
الْمِسَتَضْعَفِينَمِنَ‎ TA شام الله‎ aa ag AMA sê أن الو‎ AN aan Su NE AE 
Z 7 Ng AT 4 ké Ag ZAH 23? 
Tab pgn Oore GLENAN a طات ك عل‎ SRN oa Ga 


5914. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami 
Hisyam bin Abu Abdullah dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam biasa membaca do'a qunut setelah mengucapkan: "Sami'allahu liman 
hamidah" -di raka'at terakhir dari shalat Isya'- yaitu; 'Ya Allah, selamatkanlah 'Ayyasy bin Abu 


Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah Khalid bin Walid. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin 
Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah golongan yang lemah dari kaum mukminin. Ya Allah, 
timpakanlah kerasnya siksa-Mu kepada Mudlar dan jadikanlah siksa-Mu untuk mereka 
berupa paceklik seperti paceklik yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf." 


BIAN DAY PELAN Cab Sos DE PE PAN دكا العم‎ 


P PN IS LE AS gara NANANG ala gas 


PE AAN‏ وَيَقُولْإنَعْصَيدَعَصَوَاللَهَوَرَسُوهُ 
Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ar Rabi' telah menceritakan kepada‏ .5915 
kami Abu Al Ahwash dari 'Ashim dari Anas radliallahu "anhu: Nabi shallallahu "alaihi wasallam‏ 
pernah mengutus suatu pasukan, yang terkenal dengan gurra' (para penghafal Al Qur'an),‏ 
lalu mereka dibunuh, maka belum pernah kulihat Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersedih‏ 
atas suatu bencana seperti halnya kesedihan beliau atas kematian sahabatnya tersebut. Lalu‏ 
beliau gunut selama sebulan di shalat shubuh sambil mengucapkan: "Sesungguhnya‏ 
'Ushayyah telah bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya."‏ 


A Pera SARA WEEE, Sa SAN SS 
قَطِنَتعَايِشَهُ‎ Sala 3g Pant و‎ TN AN ABA E 


Lo) $ 0 السام ا عليه‎ i c قل‎ sÍ) 


p کر‎ - P 
و‎ ge Pd و‎ | 2 pad 


1 IEE 5 دم‎ NG E ea ka ANG AS A3 3 


- 


A ره‎ 
وَعَلَيْكُمْ‎ 
5916. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata; "Orang-orang Yahudi menyalami Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan mengatakan, 'Assaamu'alaikum' Semoga kebinasaan atasmu. Ternyata 
Aisyah memahami ucapan mereka, lalu dia berkata: 'Wa'alaikumus saam wal la'nat Semoga 
kecelakaan dan laknat tertimpa atas kalian)." Lalu Nabi shallaallahu 'alaihi wa sallam 
bersabda: 'Pelan-pelanlah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut 
pada setiap perkara.' Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah! Apakah engkau tidak mendengar 
apa yang telah mereka katakan? ' Beliau menjawab: 'Apakah kamu tidak mendengar bahwa 
saya telah menjawab ucapan mereka, aku berkata: "WA 'ALAIKUM' Dan semoga atas kalian 
juga." 


AA Gear PA TIANGE 2‏ واه ر ع كيه 


Z 4 و‎ 


is ولتم‎ SAH ES Ha 


“5 


PAT‏ 585 بیو D Ja S5 BSN EA‏ الشَّمْشُوَهِيَصَلَاةٌ 


5917. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Al Anshari telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hasan telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin telah menceritakan kepada kami 'Abidah 
telah menceritakan kepada kami Ali bin Abu Thalib radliallahu 'anhu dia berkata: "Kami 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika perang Khandag, lalu beliau bersabda: 
'Semoga Allah memenuhi kubur mereka dan rumah mereka dengan api sebagaimana 
mereka menyibukkan kami dari shalat wustha hingga matahari terbenam." Shalat wustha 
adalah shalat Ashar. 


Bab: Mendoakan kebaikan untuk orang musyrik 


HJ EN ga FE N EE. NIAS 
áá Gs Senat SHA عَلَيموَسَلَمَْقَالَيَارَسُو‎ MAP Aa عَمْرِو‎ 
e] Sg Aja PA الئاس‎ ks 
5918. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan telah 
menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu; 
Thufail bin 'Amru datang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya berkata; 
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kabilah Daus telah durhaka dan enggan (melaksanakan 
perintah), maka do'akanlah supaya mereka binasa." Maka orang-orang pun menyangka 
bahwa beliau akan mendo'akan kebinasaan atas mereka, ternyata beliau bersabda: 'Ya Allah, 
berilah petunjuk kepada Kabilah Daus dan datangkanlah mereka.' 


Bab: Doa Nabi "Ampunilah yang telah kulakukan." 


- A A A PA 2 A PZA ر‎ PA P 
LX 5 no م‎ LN و‎ ho Aga Ca Mau aa 7 5 ر عرس کے و رکا‎ 


KI | alo sig, PA ESA TETE 


An 
D - 
“A و‎ 


Laga 6 ASI PAN‏ ما NEG KIR jeng‏ عَمَدِيوَ 35833 ليو کل 
EA 3 Aa AAA PARU sale d‏ أت BEAN GAN‏ 


Pk 


Le 0 2 Zir 2 0 nah 2x5, AWAN ا.س‎ > 2 2. 22 < <2 C 
ي بر دة‎ bê ba gê ka ag ذو حَدثتا ا‎ A عبيد اله بُ‎ TENANG 
ا‎ EY و‎ 
2 gang نآ ي مُوسَىعَنأبِيوِعَنٌ الي صل اله‎ 
5919. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Abdul Malik bin Shabah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dari 
Ibnu Abu Musa dari Ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau biasa 
berdo'a dengan do'a sebagai berikut: "Ya Allah, ampunilah kesalahan, kebodohan, dan 


perbuatanku yang terlalu berlebihan dalam urusanku, serta ampunilah kesalahanku yang 
Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kemalasanku, 
kesengajaanku, kebodohanku, gelak tawaku yang semua itu ada pada diriku. Ya Allah, 
ampunilah aku atas dosa yang telah berlalu, dosa yang mendatang, dosa yang aku samarkan, 
dosa yang aku perbuat dengan terang-terangan dan dosa yang Engkau lebih mengetahuinya 
daripada aku, Engkaulah yang mengajukan dan Engkaulah yang mengakhirkan, serta Engkau 
Maha Kuasa atas segala sesuatu." 'Ubaidullah bin Mu'adz mengatakan: telah menceritakan 
kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishag dari Abu 
Burdah bin Abu Musa dari Ayahnya dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam seperti hadits di 
atas. 


LA 
- 


Cena‏ محمد ين dee SN KA‏ اله بن NGE‏ عكر SAS sm‏ ا E‏ دا بو إِسَحَاقَعَنَأبي 


FA Lara دوش‎ MEN شْعَرِيَعَنَالَِّيَ صَنَّ‎ 


Jd an a ي‎ AS A حولي‎ NA بي‎ RENA يدعو‎ 
Sia £ SALE وَجِدَيِوَحَطَايَايَ‎ 


£ 


n NENE‏ حَسِبْدُعَنَ أبي مُوسَى الأ 


5920. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Ubaidullah bin Abdul Majid telah menceritakan kepada kami Isra'il telah 
menceritakan kepada kami Abu Ishag dari Abu Bakr bin Abu Musa dan Abu Burdah aku 
mengiranya dari Abu Musa Al Asy'ari dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau 
biasa berdo'a, "ALLAHUMMAGHFIRLII KHATHI'ATHII WAJAHLII WA ISRAFII FII AMRII WAMAA 
ANTA ALAMU BIHI MINNI ALLAHUMMAGHFIRLII HAZLII WAJIDDII WAKHATHAYAAYA 
WA'AMDI WAKULLU DZAALIKA "INDI Ya Allah, ampunilah aku, kesalahan-kesalahanku, 
kebodohanku, perbuatanku yang melampaui batas di setiap urusanku yang Engkau lebih 
mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku, canda tawaku, kesungguhanku, 
kesalahanku, kesengajaanku dan setiap perkara yang ada padaku." 


Bab: Doa saat-saat mustajab ketika jumat 


ANGAS زع‎ ji ا و لام م و وده‎ 2al, GF ر ر‎ 
Ja 253 هرد‎ pe عَنْ مُحَمَّدِ‎ D HA AN! س‎ Jae EN BA SS 


LA 


ANUS kab NG ALA SALA اد َمُعَلَيَهوَسَلمْفي فوم‎ koma APANE 
Se goi ANG 


5921. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma'il 
bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dia berkata: Abu Qasim shallallahu "alaihi wasallam pernah bersabda: "Pada 
hari Jum'at terdapat waktu, yang tidaklah seorang hamba muslim shalat dan meminta 
kebaikan kepada Allah, kecuali Allah akan mengabulkannya." Beliau memberi isyarat dengan 
tangannya. Kami berkata: 'Yaitu beliau menyempitkannya.' 


Bab: Sabda nabi : "Doa kita untuk orang yahudi dikabulkan, sedang doa mereka 
bagi kita tidak." 


NG ANE ESA بُ ڪن‎ AAS ARA يد‎ 213 KA کد تاقد‎ 


A 4 Pd 


ci inke SILA ME ae 550 oE‏ عَابمَة 


es اوو ت کر‎ A AL, ع‎ N “A, 24 > 
ea ja AN صل‎ AN سول‎ IS اله ۶ عَضِبَعَلَيكمْ‎ 3 AJE 
SENA Pu عَايشة‎ 


X 


r 


EBU aa JS NG apa 


- 
Pd ر‎ 
3 


SAH 
BEN ag ns 
ار‎ aa - 


5922. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah 
radliallahu 'anha bahwa sekelompok orang Yahudi datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu mereka mengucapkan: "As Saamu 'alaika Kebinasaan atasmu." Beliau 
menjawab: 'Wa 'alaikum Dan atas kalian juga.' Kemudian Aisyah berkata: 'As Saamu 'alaikum 
wala'anakumullah wa ghadziba "alaikum Semoga kebinasaan atas kalian, dan laknat Allah 
serta murka Allah menimpa kalian." Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
'Pelan-pelan wahai Aisyah, hendaklah kamu berlemah lembut dan janganlah kamu kasar 
atau berkata keji." Aku berkata: 'Apakah anda tidak mendengar apa yang diucapkan mereka? 
' Beliau bersabda: 'Apakah kamu tidak mendengar ucapanku, sebenarnya aku tadi telah 
menjawabnya, maka do'aku atas mereka telah dikabulkan, sementara do'a mereka atasku 
tidak akan terkabulkan.' 


a 


Bab: Mengucapkan aamiin 


رداق 25 GAMA ANG AH‏ قال اله PN Pa:‏ عل 3 القت ik‏ 3 
عيبن زهر PA‏ ڪَنا ي هرَيَرَةَعَنْ 


LA 


AGA Sia SKNG JA NGANG Na ad La ga) 
AE ah NGA Gah K 


5923. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan, Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab dari 
Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Apabila imam 
mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para Malaikat pun ikut mengaminkan, 
maka siapa yang bacaannya amin bertepatan dengan bacaannya Malaikat, akan diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu." 


Bab: Keutamaan tahlil 


KAWA ر ور‎ Ts ر و او‎ 
AN ANE يري‎ SA Ak لعن معي‎ HE KAN 


5 


ANA ea AANE ass Ki 


MN 


A و‎ 4 A 4 2 Li 
NABA Ip ر رج‎ Uut ےر‎ KN GN ر‎ Z 22437244127 ر‎ 22s G A 
Kakak كانت هُعَدَلَ عشم ر قابۇ کت ب لهم اة حَسَنَةَوَمُْحِيَتٌ‎ aae 383 قَدِيرٌ‎ 


# 


4 2 


Pd 
22 4 4 wé LA 7 2 red Pa Pd Z 
LN ل‎ ALAN 001 25 مك ين‎ - 2A Gl NA az, ۶ 2 M27 PA 


2 4 وو 
aa ASN‏ 
A‏ 


5924. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Sumay dari 
Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa yang membaca laa ilaaha illallahu wahdahuu laa syariika lahuu, 
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in qadir Tidak ada ilah (yang berhag 
disembah) selain Allah Yang Maha Tunggal tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan 
dan bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu sebanyak seratus kali 
dalam sehari, maka baginya mendapatkan pahala seperti membebaskan sepuluh orang 
budak, ditetapkan baginya seratus hasanah (kebaikan) dan dijauhkan darinya seratus 
keburukan dan baginya ada perlindungan dari (godaan) setan pada hari itu hingga petang 
dan tidak ada orang yang lebih baik amalnya dari orang yang membaca doa ini kecuali 
seseorang yang mengamalkan lebih banyak dari itu." 


r LA Pd و‎ 4 IM 
ا‎ ts 227 Al KA 2g AK 2 LA 9 qaz PE DES و م‎ MK 
Sea Ig jab 3 عبد المَلك‎ SIS عبد الله بن محم‎ (SAS 


AR < 0 2 PE MK 2س‎ Tap ع وك‎ san, IE ENE 2 ANK US, Ass و‎ 27 
نأي رايدة‎ ae NG Jae EN SS DS بَّنِمَيمُونِقَالمَنَقَالَعَشْرًا‎ 9 gah 


0 
ذه 


2 NAK 7ہ‎ 7 2114 Nasar 42 > MBA >f, 22 > و م‎ 2 GA AH 7 
و‎ P 


رود - 


<¢ SK e AZA 2,2 A A a e و‎ 
2 AN Ra BENG و 28 ... و و‎ w A ...., 2. 2 LOL na, و و‎ 2. 
و‎ Taat 


NAS aiz PES Has Ns 2 ےک‎ w WA aa ع‎ AKAL, وت‎ G 
BEA APA صل‎ ANE SIS GAN ja ga JUS AAS yaa فقلت‎ 


A A 


AA >‏ 471 و ورور 


ود و 2 Z,‏ و Z.‏ 212 3 2 ۴ وا و 


Z 


A 


222 7 و 2 واو ود‎ ANGEL 2 AAS ے كر‎ tag ره‎ ani 46 
ME حَدَتْمَاوَهِيّبٌعَنْدَاوْدَعَنَعَامِر‎ ga sa قال‎ ja yan Nee SI ya 


ال Ra TAN 0 NG‏ 46 کال Pe NGANG 5 TAMA‏ اال کال“ 

7 . . . . ام | w‏ اا“ 

لو من بنا ي ليل عَنَ آي أيَوبَعَنَ Spek gan Abe‏ ل إسماعيل a tê‏ 3 
A A‏ 

ص 7 


KA 2 Ns 7 >» ap: 24 { A > Ta, Il» NA Pa ور ص و ر اک ھور ر‎ 2% 
Ene NGE SG ةسيعت هلال‎ gada E S SAS JA) 33 
Ec 7 “ramai : 


r 
3 
SAR 4 A 


رم 27 و A22, s2‏ رود 56 و ساق قد اق ان و ق ر > hs‏ 0 
کو PESE‏ عو Ga‏ ا وو 46 سد اعت هم Cat. 2124 Wa‏ وو 
aa Sea‏ ي ايو ب gadi‏ صل a PARA‏ كانَ AAN GAS‏ رقب 

2 7 2 0 رم‎ Sa 4 -í و‎ GANG 27 an 
IE MIE gêga) ang MAK ga 
5925. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Abdul Malik bin 'Amru telah menceritakan kepada kami Umar bin Abu Za'idah dari Abu 
Ishaq dari 'Amru bin Maimun dia berkata; "Barangsiapa mengucapkannya (Laa ilaaha 
illallahu wahdahuu laa syariikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in 


gadir) sebanyak sepuluh kali, maka seolah-olah ia telah membebaskan budak dari keturunan 
Isma'il." Umar bin Abu Za'idah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin 
Abu Safar dari Asy Sya'bi dari Rabi' bin Khutsaim seperti hadits tersebut. Lalu aku berkata 
kepada Rabi' 'Dari manakah kamu mendengar hadits tersebut? ' Dia menjawab: 'Dari Amru 
bin Maimun, lalu aku mendatangi 'Amru bin Maimun, lalu aku bertanya: "Dari manakah 
kamu mendengar hadits tersebut? ' Dia menjawab: 'Dari Ibnu Abu Laila, lalu aku pun 
mendatangi Ibnu Abu Laila dan bertanya, 'Dari manakah kamu mendengar hadits tersebut? ' 
Dia menjawab: 'Dari Abu Ayyub Al Anshari dia pernah bercerita dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam.' Ibrahim bin Yusuf juga pernah berkata: dari Ayahnya dari Abu Ishag telah 
menceritakan kepadaku 'Amru bin Maimun dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Abu Ayyub 
perkataannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Musa mengatakan: telah menceritakan 
kepada kami Wuhaib dari Daud dari 'Amir dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Abu Ayyub 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Isma'il mengatakan dari Asy Sya'bi dari Ar Rabi' pada 
perkataannya. Adam mengatakan, telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Maisarah saya mendengar Hilal bin Yasaf dari Ar 
Rabi' bin Khutsaim, dan 'Amru bin Maimun dari Ibnu Mas'ud pada perkataannya. Al A'masy 
dan Hushain juga mengatakan: dari Hilal dari Ar Rabi' dari Abdullah pada perkataannya. Dan 
diriwayatkan pula oleh Abu Muhammad Al Hadlrami dari Abu Ayyub dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam: 'Seperti orang yang membebaskan budak dari keturunan Isma'il." Abu 
Abdullah mengatakan, "Yang benar adalah yang dikatakan oleh Abdul Malik bin 'Amru.' 


Bab: Keutamaan tasbih 


LA 
- 


A2 ور‎ 


SAS‏ عبد الله بم ABI DA.‏ لوڪ ن ميعن ANE AN‏ لاله 
Jit NG, sa Dela 00‏ 


5926. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Sumay dari 
Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu "anhu bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa mengucapkan 'Subhanallah wabihamdihi Maha suci Allah dan segala 
pujian hanya untuk-Nya' sehari seratus kali, maka kesalahan-kesalahannya akan terampuni 
walaupun sebanyak buih di lautan." 


ANRI EA AE EA Siap بن ڪر‎ AS Aas 
Aa ان انالا‎ MAN GE عل الان‎ NGA AS Igis aa 
ery SÁN ea 


5927. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Fudlail dari 'Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau bersabda: "Dua kalimat ringan dilisan, berat ditimbangan, dan disukai Ar 
Rahman yaitu Subhaanallahul'azhiim dan Subhanallah wabihamdihi." 


Bab: Keutamaan mengingat Allah Azza wa jalla 


5 


- PA A Z - 
3G an EA tb هم ه‎ A عو عر ر ور 2 2ه & ےو‎ ERCA TAa 37 واس‎ Ane 
رضي الله‎ AAN ES عبد الو عنآ بي بر‎ a KN PESAN IU محمدد‎ AS 


AK SA Jang هو ايل يڏ کر‎ OLENE GET Jo NGNE 


5928. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu 'anhu 
dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Permisalan orang yang mengingat 
Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya seperti orang yang hidup dengan 
yang mati." 


dang Lautan AK MATA‏ يناعم PIA kagt‏ يرقا اسول الوص 


Je Da Ha selam‏ درون ارو esp AN‏ وما ذ زو 
sa‏ اهمو RESI LAN RA EN RN‏ 
آغكه مهم ما ولع بادي قالو ا Ka PERAK‏ لوكي TES sanan GIS sa gang‏ 
يو لهل راون قال يوو NI r MAN‏ هيفو لو A5 56 BIS AL‏ 


z - 7 
2 7 
ورد‎ 227 z 


Sa SBI jab NGA BAN SUA AG 515 لو ولو‎ gas WB 3 BAK 


BAG 


YAA PA رك‎ ai Naa) LAN ALTA تلم قال يو‎ ga 


AAS 
Ani in 


EA balita AIM AS ad sar ak Kad HN AN 


daa sanjaya 
5929. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang selalu 
berkeliling di jalan-jalan, dan mencari-cari majelis dzikir, jika mereka mendapati suatu kaum 
yang berdzikir kepada Allah mereka memanggil teman-temannya seraya berkata: 'Kemarilah 
terhadap apa yang kalian cari." Lalu mereka pun datang seraya menaungi kaum tersebut 
dengan sayapnya sehingga memenuhi langit bumi. Maka Rabb mereka bertanya padahal Dia 
lebih tahu dari mereka: 'Apa yang dikatakan oleh hamba-Ku? ' Para malaikat menjawab: 


'Mereka mensucikan Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau.' Allah berfirman: 
'Apakah mereka melihat-Ku? ' Para malaikat menjawab, "Tidak, demi Allah mereka tidak 
melihat-Mu.' Allah berfirman: "Bagaimana sekiranya mereka melihat-Ku? ' Para malaikat 
menjawab: 'Sekiranya mereka dapat melihat-Mu pasti mereka akan lebih giat lagi dalam 
beribadah, lebih dalam mengagungkan dan memuji Engkau, dan lebih banyak lagi 
mensucikan Engkau, ' Allah berfirman: 'Lalu apa yang mereka minta? ' Para malaikat 
menjawab: 'Mereka meminta surge.' Allah berfirman: 'Apakah mereka telah melihatnya? ' 
Para malaikat menjawab: 'Belum, demi Allah mereka belum pernah melihatnya.' Allah 
berfirman: 'Bagaimana sekiranya mereka telah melihatnya? ' Para malaikat menjawab: 'Jika 
mereka melihatnya tentu mereka akan lebih berkeinginan lagi dan antusias serta sangat 
mengharap." Allah berfirman: 'Lalu dari apakah mereka meminta berlindung? ' Para malaikat 
menjawab, 'Dari api neraka." Allah berfirman: 'Apakah mereka telah melihatnya? ' Para 
malaikat menjawab: 'Belum, demi Allah wahai Rabb, mereka belum pernah melihatnya sama 
sekali." Allah berfirman: 'Bagaimana jika seandainya mereka melihatnya? ' Para malaikat 
menjawab, "Tentu mereka akan lari dan lebih takut lagi." Beliau melanjutkan: "Allah 
berfirman: "Sesungguhnya Aku telah mempersaksikan kepada kalian bahwa Aku telah 
mengampuni mereka." Beliau melanjutkan: "Salah satu dari malaikat berkata: 'Sesungguhnya 
diantara mereka ada si fulan yang datang untuk suatu keperluan? ' Allah berfirman: 'Mereka 
adalah suatu kaum yang majelis mereka tidak ada kesengsaraannya bagi temannya.' Dan 
telah diriwayatkan pula oleh Syu'bah dari Al A'masy namun ia tidak merafa'kan hadits 
tersebut. Dan diriwayatkan pula dari Suhail dari Ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Ucapan laa haula walaa guwwata illaa billaah 


a ALE EE‏ ا gi éh‏ عُتْمَادَعَنْأَبي 


JANGE NANG NG 5 yat KA , NILAI eg توق‎ PA 
0 و‎ 


IN IE NE NA NEEN EA ETETE 
JK ih janan تابد آلا اع‎ AIN SG N 


5930. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Abu Al Hasan telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sulaiman At Taimi dari 
Abu Utsman dari Abu Musa Al Asy'ari dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
lewat di suatu bukit atau berkata, di suatu lembah, tatkala (kondisi jalan) agak naik, salah 
seorang berseru sambil mengangkat suaranya: "Laa illaha illallah Allahu Akbar (Tidak ada 
Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Allah Maha Besar)." Abu Musa melanjutkan, 
'Ketika itu Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam tengah berada di atas hewan 
tunggangannya, lalu beliau bersabda: 'Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Dzat yang 
tuli dan jauh." Kemudian beliau bersabda: "Wahai Abu Musa, -atau- wahai Abdullah, maukah 
aku tunjukkan kepadamu suatu kalimat yang termasuk dari perbendaharaan surga? ' Aku 
menjawab: '"Tentu.' Beliau bersabda: 'Laa haula wa laa quwwata illa billaah' Tiada daya dan 
upaya kecuali dengan pertolongan Allah.' 


Bab: Allah mempunyai seratus nama, kurang satu 


TE gisi يهر‎ bên ANGEN NG ee BENAR SIS Be SA 


A IM 


2 2 A م رم أن‎ Ào كم‎ PE 7 e 
FN ونر‎ pp LAN إلا َل‎ Is An a 


5931. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dia berkata; Kami hafal dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah secara 
periwayatan, dia berkata; "Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang 
satu, tidaklah seseorang menghafalnya melainkan ia akan masuk surga, dan Dia adalah witir 
dan menyukai yang ganjil." 


Bab: Memberi nasehati waktu demi waktu 


وه - ر ا ر ر و ah SL ANG‏ سو باس |2 

MY ARE IIS ES قال‎ Tak SAE NG Gani NSA SS حف‎ PA SAS 
2 4 4 4 ر 42 معام‎ Pan بر لامر ةاون‎ T 

CE ga rona ځا‎ Par RAF NA ENI PERAN 5 


- - A 
هو مور‎ 5 Pa 


3G Ta NG I ? عرااس‎ KAT - ST 
Ly AK MEN AN e 


MN gak IL Esa aa As DINI A NGA JANE 2 
Da 


5932. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Syaqiq dia berkata; Kami pernah menunggu Abdullah, tiba-tiba Yazid bin 
Mu'awiyah datang, maka kami berkata kepadanya; "Tidakkah anda duduk?." Dia menjawab; 
'Tidak, namun aku akan masuk dan akan mengeluarkan saudara kalian (Abdullah) kepada 
kalian atau kalau tidak, aku akan datang dan duduk.' Setelah itu Abdullah keluar dengan 
menggandeng tangannya Yazid, lalu dia berdiri di hadapan kami seraya berkata; 
'Sesungguhnya aku telah diberitahu keadaan kalian, akan tetapi ada suatu hal yang 
menghalangiku untuk keluar kepada kalian. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengatur (penyampaian) nasehat pada kami dalam beberapa hari karena tidak 
mau membuat kami jemu.' 


Kitab: Hal-hal yang melunakkan hati 


Bab: Tak ada kehidupan yang hakiki selain kehiudpan akherat 


Ba ار‎ ga Aa SANA KE AA الک برا‎ SAS 
NG ا‎ Aa FI ks anas Aa نيصل‎ KING 


5933. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah bin Sa'id yaitu Ibnu Abu Hind dari Ayahnya dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua kenikmatan yang 
sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang." 'Abbas Al 
'Anbari mengatakan: telah menceritakan kepada kami Shufwan bin Isa dari Abdullah bin 
Sa'id bin Abu Hind dari Ayahnya saya mendengar Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam seperti hadits di atas. 


EN Joe SE BARA Ea TANI ANA SKG KE ÉS EE 
AAN LAN ala عيش‎ KE BERA akas 


5934. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mu'awiyah bin Ourrah dari 
Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Ya Allah, tidak ada (hakekat) 
kehidupan, kecuali kehidupan Akhirat, maka perbaikilah orang-orang Anshar dan Muhajirin." 


Ne 


DA a PISA JUTA ASA SANI SAS 
AIEG 225 NAN YA يَف ودند‎ gan عَلَيَهوَسَلَمْفٍ الْكَنْدَق‎ AAN Asa 
: MEN Jo Again 3 HASAN جر‎ NGANG EU AA sa MEN) KAN 


5935. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Al Migdam telah menceritakan kepada kami 
Al Fudlail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Abu Hazim telah menceritakan 
kepada kami Sahl bin Sa'd As Sa'idi kami pernah bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika di (perang) Khandag, ketika beliau menggali sementara kami mengangkut 
tanah, lalu beliau melewati kami dan bersabda: "Ya Allah, tidak ada (hakekat) kehidupan, 
kecuali kehidupan Akhirat, maka ampunilah orang-orang Anshar dan Muhajirin." 


Bab: Perumpamaan dunia di akherat 


BEA Ea ba عبد اله ر ك یز ناي حازم‎ SAS 
02 م‎ 4 


aas 55 HAN Jaga BE 535 Nata BSA ya ME اة‎ b gp مو‎ AS سم‎ yA 
70 


5936. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Ayahnya dari Sahl dia berkata: saya mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tempat cemeti di surga itu lebih baik dari dunia dan 
seisinya, sungguh berpagi-pagi atau sore hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia 
seisinya." 


Bab: Sabda nabi "Jadilah engkau di dunia seolah-olah penyeberang jalan." 


ma NGA 7 pég pin AAN Aha wg GA NE URUT A2. as 35-‏ قال 


- 
EN TENG A 


Ka EN ba ANI PN JUAN رضي‎ Ab gi ANE مجاه عن‎ SAS 
PAS TIA DAN DAN عَابرْسبیل و‎ Ten FANS ي قئال‎ Se 


SILANG s LAN‏ صَبَّحْتٌ ES‏ الْمَسَاءَوَ خُذَمِنْصِخَتِكَلِمَرَضدَوَمِنْحَيَاتكَلِمَوَتكَ 


5937. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Abdurrahman Abu Al Mundzir At Thufawi dari Sulaiman Al A'masy dia 
berkata: telah menceritakan kepadaku Mujahid dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma 
dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan 
bersabda: Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara." 
Ibnu Umar juga berkata, 'Bila kamu berada di sore hari, maka janganlah kamu menunggu 
datangnya waktu pagi, dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu 
sore, pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu.' 


LX. 


Bab: Panjang angan-angan 


LKS,‏ ميم واا ۶ ١‏ لسع 
حَدثتاصدقة ب PA Sa SANA Ind‏ 


0 7 


ka ak kak ماو‎ CERERE NARE لحك‎ ga Asia gt 
NAN Pa AA A لافنا‎ A 
BEN EN WAN NANA A8 SA Jap beo AA $ 

MAA AR BESI ARA ALA 


5938. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadll telah mengabarkan kepada 
kami Yahya bin Sa'id dari Sufyan dia berkata, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari 


Mundzir dari Rabi' bin Khutsaim dari Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata: "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah membuat suatu garis persegi empat, dan menggaris tengah 
dipersegi empat tersebut, dan satu garis di luar garis segi empat tersebut, serta membuat 
beberapa garis kecil pada sisi garis tengah dari tengah garis tersebut. Lalu beliau bersabda: 
"Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang telah mengitarinya atau yang mengelilinginya 
dan yang di luar ini adalah cita-citanya, sementara garis-garis kecil ini adalah rintangan- 
rintangannya, jika ia berbuat salah, maka ia akan terkena garis ini, jika berbuat salah lagi 
maka garis ini akan mengenainya."" 


KIE po AN IS قال‎ EA le ALE إِسَحَاقَ‎ USS AA 
PAKE اه‎ Pan LL HL TAT 7 ANAT 0 
SN Aa JAG MULAN 2 ARIS ska وَسَلَّم‎ 


5939. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hammam 
dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas dia berkata, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah membuat suatu garis lalu beliau bersabda: "Ini adalah cita-citanya, dan ini 
adalah ajalnya, ketika seseorang seperti itu (dalam cita-citanya), maka datanglah garis yang 
lebih dekat (yaitu ajalnya)." 


Bab: Siapa yang telah mencapai usia enam puluh tahun, Allah telah memberinya 
umur panjang 


2 0 ع سا و‎ 2 w Panai م ت‎ 2-2 2 par 
سَعِيدٍ‎ Ni Maan EGA Jasa ga AA Ae A حَدَكْتَاعُمَُ‎ a SA 


a; AA اع هسام قال ادر اله لامر ېا حر‎ Jet, PAT 
SAT SEE Se PARE 


5940. Telah menceritakan kepadaku Abdus Salam bin Muthahhar telah menceritakan kepada 
kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad Al Ghifari dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Allah telah 
memberi udzur kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya hingga umur enam puluh 
tahun." Hadits ini juga diperkuat oleh Abu Hazim dan Ibnu "Ajlan dari Al Magburi. 


GAS 9 


KE Ha 55-‏ دا PAS‏ دواو غا Paya‏ عن انها ب JAE‏ 


PANA 
4 
a 


Z AN -9 22 2 27 ورم رم‎ AL GAWA 7 - 
فو‎ ras A AN Je NG اَذَه قال سمغت رسو‎ Si MAN i 


BAGS لِكَالَاللَيَتُحَدَّكنِي‎ ye AN LA nii 


AP 


kaka PI Ran AJE AAA EA PE 


5941. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Abu Shufwan Abdullah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dia 
berkata: telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Hati orang tua masih tetap berjiwa muda dalam dua perkara, yaitu: mencintai dunia dan 


panjang angan-angan." Al Laits mengatakan: telah menceritakan kepadaku Yunus dan Ibnu 
Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Sa'id dan Abu 
Salamah. 


IM 


ANG gan ىقال قال‎ 125 a SA SS 
BEE AN sb 3 JNE Ss MEN Kala sale Je 


5942. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu dia 
berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam besabda: "Anak Adam akan semakin tumbuh 
dewasa dan semakin besar pula bersamanya dua perkara, yaitu: cinta harta dan panjang 
umur." Diriwayatkan pula oleh Syu'bah dan Oatadah. 


Bab: Amalan yang diniati mencari wajah Allah ta'ala 


< 0 ااا‎ 5 Ata KA 2a AA PME T AP 
Ega NG garh A AA قال ا خبرني‎ Bs NE Sana Ah NE A 2-0 
Paud Pd Pa na 22 وو‎ 


JAN Peraga لوص كولم ولو عقر مئ‎ a 


Z g - 
A 8 ra A 


NG ka GA ped سول‎ SGEE بَنِي کال‎ EG LE Iuei 
PTEE لا إل إلا اله كفي ب بهو ج اله‎ AAA KE DU 

5943. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dia berkata: telah 
mengabarkan kepadaku Mahmud bin Ar Rabi' dan Mahmud dia ingat ketika menahan 
(tumpahan air) Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, Az Zuhri berkata: "Dan dia (Mahmud) 
pernah menahan air yang ditumpahkan beliau dari ember ketika berada di rumah mereka 
(kaumnya), dia berkata: saya mendengar 'Itban bin Malik Al Anshari -dia adalah salah 
seorang (imam) Bani Salim- dia berkata: 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
menemuiku di pagi hari, lalu beliau bersabda: "Tidak akan pernah merasa cukup pada hari 
Kiamat kelak, seorang hamba mengucapkan 'Laa ilaaha illallah' dengan mengharap ridla 
Allah, melainkan Allah akan mengharamkan neraka atasnya." 


21822 


4 a Liya A TE م 275 ا و ور و‎ zZ ر كيم‎ PA م کے‎ 
رَسول‎ SE BEAN SA NE AACA CEA AA 


JUANG Na na SAN‏ مَالِعَبَدِي الْمُؤْمِنِعِنْدِي جر SA‏ صَفِيّهُمِنَأَهْل 


ANA 2253 KEREN AGAN 


5944. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Ya'gub 
bin Abdurrahman dari 'Amru dari Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: "Tidak ada balasan yang sesuai 
di sisi-Ku bagi hamba-Ku yang beriman, jika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya di 
dunia, kemudian ia rela dan bersabar kecuali surga." 


Bab: Waspada dari kegemerlapan duniawi dan berlomba padanya 


PANG 


APA 2 RZ 2 2 2 1 7 9 و و سام‎ A 7 ga 
AIGAS gi عَقْبَه عنمو مى‎ ASA aa 


0 و‎ lar رمع و د‎ 2 Pk ۶ A AL 76 2 
gg . Anu 2117 ZL UNA 8 عي 97 533 5 4 م >7 هي دده‎ & 
AAS IE عَمْرَ و‎ a SAN Isl AS شهاب‎ 


- - 
ع 2 دس 


e 7 Í Gia aa 4 A 0 A GD GEY 1 AN y A 5 5 
a Je NI yane Ab اله عليه وسم‎ Je شه ددر امَع رسو ل الله‎ SN 

عر Ia dgan‏ ره ديه ERE GENG ea 50 2 24 { KAWI‏ 21245 ر A‏ 
kah‏ بَعَتَ أبَاعْبَيَدَةَبّنَالْجَرَا ج إلى الْبَحْرَ Sg D‏ کان رسو لاله صل ska AN‏ 


0 bi NAK AA ga LENGAN A33 PA 
تَعَرَصو اله‎ ANT Al ANE صل‎ AN) مع رسو‎ ga YA Ba saa LAN 


4 
Pap‏ و BA‏ 0 هوم A‏ ر ر رو عي دا رو F AA‏ و رر e‏ 
و ل د - و د اسم ,44 5 2 5 23 مه llr‏ 
PARA SAN AA‏ سَلم جين ر a‏ أطنحكم َعم بقدوء أ عبيدة و أنه جَاء 
ا BA A‏ 


ae ASN AMAN او املو اماس کم قو‎ a NGANG جل يا رسو‎ NG 


1 


A سخ‎ 4 TA Z A A رم‎ ALA A < 7 
AA ba GE الدَنيا كما بيطت‎ LAN انط‎ ani EA 
ANGE .£ ATAN ANENG ناق‎ 
A 


5945. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah dia berkata; telah menceritakan 
kepadaku Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dari Musa bin 'Uqbah, Ibnu Syihab mengatakan; 
telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa Al Miswar bin Makhramah telah 
mengabarkan kepadanya, bahwa 'Amru bin 'Auf -sekutu Bani 'Amru bin Lu'ai dan pernah 
turut perang Badr bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam- telah mengabarkan 
kepadanya, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah mengutus Abu Ubaidah bin 
Al Jarrah ke Bahrain untuk mengambil jizyahnya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
membuat perjanjian damai dengan penduduk Bahrain, beliau mengangkat Al Ala’ bin Al 
Hadlrami sebagai pemimpin mereka. Lalu Abu 'Ubaidah datang dengan membawa harta dari 
Bahrain, kaum Anshar pun mendengar kedatangan Abu 'Ubaidah, lalu mereka shalat shubuh 
bersama Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Salam, seusai shalat beliau beranjak pergi, namun 
mereka menghadang beliau, maka Rasulullah Shallallahu 'alahi wa Salam tersenyum saat 
melihat mereka, setelah itu beliau bersabda: "Aku kira kalian mendengar bahwa Abu 
'Ubaidah datang membawa sesuatu." Mereka menjawab: 'Benar, wahai Rasulullah." Beliau 
bersabda: 'Bergembiralah dan berharaplah terhadap sesuatu yang dapat memudahkan 
kalian, demi Allah bukan kemiskinan yang aku takutkan pada kalian, tapi aku takut dunia 
dibentangkan untuk kalian seperti halnya dibentangkan pada orang sebelum kalian, lalu 
kalian berlomba-lomba meraihnya sebagaimana mereka berlomba-lomba, lalu dunia itu 
membinasakan kalian seperti halnya mereka binasa." 


Z - 7‏ 
Fa A A 79‏ ا A‏ - - 8 27 مر 
WA LA 2*2 NG I‏ 2 و روم 2 Z‏ و 2 4 7 2 2 د و ريرم l‏ 
حدننا قتببه ب KARAN‏ حد ند للبت ٠.سعدع:‏ ي: پد ND‏ حبیب ع ۱٣°‏ لخر 3 عقيه عا 
Aa‏ جن PAR‏ پت O ya‏ سعد یز يذ بنالى حببب TAG‏ به بن عامر 
Z A Z Z‏ تين م 2 p w‏ 37 2 


A 8 


qar 2 AGANT EEE را لل‎ x a, naa Sa 1 
IIS AE AN SENJA عل‎ ISA SA صل‎ ANG yA 


Le و‎ 


lw ا‎ 3z w PAPA 
SA Se DANA Se ; LANG Kai 


27 2 2 62م‎ Aa. BAN رات‎ 56 (DERESE 56 2 سكا م‎ 
و داه‎ A Kor A WA 0 AF 
Ga SS EA وَلكني‎ 


5946. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits bin Sa'd dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa suatu 
hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar dan menyalatkan terhadap para sahabat 
yang tewas di perang Uhud, lantas beliau menuju mimbar dan bersabda: "Aku lebih dahulu 
wafat daripada kalian, dan aku menjadi saksi atas kalian, dan aku demi Allah, sungguh telah 
melihat telagaku sekarang, dan aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci- 
kunci bumi. Demi Allah, saya tidak mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik 
sepeninggalku, namun yang justru aku khawatirkan atas kalian adalah kalian bersaing 
terhadap kekayaan-kekayaan bumi." 


HANS Se ERANG PEE: SA AJE jeet ia د‎ 
AN Pong AN ANUS Ula sales KAFA 


A £ 4 


LN aan Yaar Latah JÊNG Kel ab Ji JANGAN Gb SING MS ass 


PAN GAN AA HA Kalj Ibas ei مركي دجمل يد‎ BIS Sasa 
ja a لاسر رام‎ 


SA NAK Pes ignes‏ إِدَاامَتَدَّتحَاصِرَتَاهَااسَتَقُبَآَتَ 
ao‏ لطتو کات عات قا گت ا 3 patah NA‏ وَصَعَهُفي 


KE, گالِي يا كلو‎ aki KAN الْمعُوتَهُهُوَوَمَنَ م‎ bata 


5947. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al khudri dia berkata: Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan 
menimpa kalian adalah sesuatu yang Allah keluarkan untuk kalian dari berkahnya bumi." 
Beliau ditanya: 'Apa maksud dari berkahnya bumi? ' Beliau menjawab: 'Yaitu perhiasan 
dunia.' Maka seseorang bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, apakah mungkin 
kebaikan akan mendatangkan keburukan? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diam 
beberapa saat, hingga kami mengira (wahyu) diturunkan kepada beliau, kemudian beliau 
mengusap keningnya lalu bersabda: 'Di manakah orang yang bertanya tadi? ' Laki-laki itu 
berkata, "Saya." Abu Sa'id berkata, 'Kami sempat memujinya ketika dia tiba-tiba muncul." 
Beliau bersabda: 'Sesungguhnya kebaikan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, 
sesungguhnya harta dunia ini adalah hijau dan manis, dan setiap sesuatu yang ditumbuhkan 
musim semi akan mematikan atau membinasakan, kecuali pemakan hijau-hijauan, dia 
makan sampai lambungnya telah melebar, kemudian menghadap matahari lalu berak, 
kencing dan kembali dan makan. Dan sesungguhnya harta itu terasa manis, maka barang 


siapa mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar dan meletakkan dengan cara yang 
benar pula, maka alangkah beruntungnya dia dan barang siapa mendapatkan kekayaan 
dengan cara yang tidak benar, maka perumpamaannya ibarat orang yang makan dan tidak 
pernah merasa kenyang.' 


VEEN 


ی وده 5م 2 ور 
حددت AU Ea LA NGA KE AS) Ne‏ ةقال PENAK BA‏ 


3 


pan 217A a a حے‎ ip ON yae PATANG 
ليله‎ sa ANG SI gae NG LA, AN Ata ‘i 


PIRA aa ر و2‎ Aoa 


2 An fa ا‎ A < 7 NAS 4 
يعون‎ NISSAN SA Laa a aa OS AAA SP : T 
RIEN) ma 


5948. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata: saya mendengar Abu 
Jamrah berkata: telah menceritakan kepadaku Zahdam bin Mudlarrib dia berkata: saya 
mendengar 'Imran bin Hushain radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada masaku (periode 
sahabat), kemudian orang-orang pada masa berikutnya (Tabi'in), kemudian orang-orang 
pada masa berikutnya (Tabi'ut tabi'in)." 'Imran berkata, 'Saya tidak tahu apakah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menyebutkan 'orang-orang sesudah masa beliau' dua atau tiga 
kali." "Setelah itu akan datang orang-orang yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak 
dimintai kesaksian, mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya, mereka bernadzar namun 
tidak melaksanakannya dan diantara mereka tampak gemuk." 


LA 
تين‎ 


A 


Sea Baa o 
Gi an ARE TG NA AN NG NGE As opa D Pi 
م شهاكم‎ Ag Tea 


5949. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim 
dari 'Abidah dari 'Abdullah radliallahu "anhu dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada masaku, kemudian orang-orang 
pada masa berikutnya, kemudian orang-orang pada masa berikutnya, kemudian setelah 
mereka akan datang suatu kaum kesaksian mereka mendahului sumpah mereka, dan 
sumpah mereka mendahului kesaksian mereka." 


A? Z 


33 ENING i eS كيم‎ MEA ga يحي بمو‎ bas 


a‏ فى ل 385 Sg ANA APA‏ عة Kasi‏ 5و وت ازيرت 


PA ر‎ 


LA 


a NGANG a Gae ON 5 SABAR IA 5 pangkat KAN محمد‎ PAR 
je an 


5950. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami Waki' 
telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Qais dia berkata: saya mendengar Khabbab 
ketika itu dirinya tengah diterapi dengan kay (terapi dengan menempelkan besi panas pada 
bagian tubuh yang sakit) di perutnya sebanyak tujuh kali, lalu dia berkata: "Sekiranya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang kami untuk mengharapkan kematian, niscaya 
kami akan mengharapkan kematian. Sesungguhnya para Muhammad shallallahu "alaihi 
wasallam yang telah mendahului kami, mereka telah pergi sementara mereka tidak 
mendapatkan bagian sedikitpun dari kehidupan dunia, dan sekiranya kami mendapatkan 
bagian dunia, maka kami hanya mendapatkan sepetak tanah." 


NP 


Pap‏ وام 3م TANNA‏ م ار وم م AKI Ng‏ كعك 3% AK‏ عو 000 مف 
SAN LAU MEREKA bae MN MA IA Use‏ جد 
ENI :‏ مضو الم تنقضع نياش يتا و aU‏ بعد شيّتالا نج 

A 


MAN ja 


5951. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku Oais dia berkata: 
Saya pernah mengunjungi Khabbab ketika dia sedang membangun rumahnya, lalu dia 
berkata, "Sesungguhnya para sahabat yang telah mendahului kami, mereka telah pergi tanpa 
mendapatkan bagian sedikitpun dari kehidupan dunia, dan sekiranya kami mendapatkan 
bagian dunia setelah mereka, maka kami hanya mendapatkan sepetak tanah." 


CARE برضي‎ bê Jala ڪا ي‎ PA SAWA ا بن كدير عَنّ‎ CAT 


رر ر A‏ سے 2124% 22 (ng‏ 

yy 

5952. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Al A'masy dari 

Abu Wa'il dari Khabbab radliallahu 'anhu dia berkata; "Kami berhijrah bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam..." Lalu perawi menceritakan (sambungan) hadits tersebut." 


Bab: Firman Allah "Janji Allah adalah benar, maka jangan terpedaya." 


Kg ANG ANN Al AS عَم‎ PES EN AAS jaka JA Sis 
acli KE رو هو‎ sek 31235 KANE SAI 13A 0 E 


A PARU E MEN SEN IA AA YEN AKNG 
E کم ر كمون جس عفر‎ P Ee yo Gn Jaki sa NG الْوْصُوءَ‎ 


3 Ey 


BERA BIANG 83 NGA 


5953. Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari Muhammad bin Ibrahim Al Qurasiy dia berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Mu'adz bin Abdurrahman bahwa Humran bin Aban telah mengabarkan 
kepadanya, dia berkata, Aku mendatangi Utsman bin 'Affan ketika sedang bersuci, dia duduk 
di atas bangku lalu berwudlu' dengan membaguskan wudlu'nya, kemudian dia berkata: 
"Saya pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu di tempat ini, beliau 
membaguskan wudlu'nya lalu beliau bersabda: 'Barangsiapa berwudlu seperti ini kemudian 
mendatangi masjid dan shalat dua raka'at, lalu duduk, maka akan terampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu." Ustman berkata: Nabi shallallahu "alaihi wasallam juga bersabda: 'Dan 
janganlah kalian tertipu." 


Bab: Kepergian orang-orang shalih 


- 
2 i Pa 7 Gta 2 2 


Yap: LS A5 í% SISA AGE AREN AK 
حتالة‎ AAA عَبد اله يال‎ PAN ad 


5954. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hammad telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Bayan dari Qais bin Abu Hazim dari Mirdas Al Aslami dia berkata; Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang shalih akan pergi (wafat) satu demi satu, 
hingga yang tersisa adalah orang-orang yang kwalitasnya seperti ampas gandum atau kurma, 
dan Allah tidak memperdulikan mereka." Abu Abdullah mengatakan; 'Hufalah disebut juga 
dengan hutsalah (ampas atau dedak).' 


Bab: Mewaspadai fitnah hartawi 


As ور‎ a (Pee - Fi م - ا‎ z D BENGI 2 وم‎ AA 727 E 
عَنَ آي حص ين عَنَ أي صَالِ عن ي هر يرَهْرَضِيَ الله عه‎ 
A 


AAK Si sháil SESA ديارو‎ PER Pars ANA ول‎ MAH 


NAK‏ ل 
Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Abu‏ .5955 
Bakr dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata:‏ 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Celakalah budak dinar, budak dirham dan‏ 


budak pakaian (sutra kasar) serta budak Khamishah (campuran sutera), jika diberi ia akan 
ridla dan jika tidak diberi maka dia tidak akan ridla." 


7 Ka pe AAN Ne dlrs يق‎ LK © وام ورم روم‎ 2 - PA PE KAP 
Nasi 3 SENENGE AN Jita as SE NS S يفو‎ pa nata 


s 
P 


Si RAEAN 0 


5956. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 'Atha' dia berkata: 
saya mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma berkata, saya mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya anak Adam memiliki harta sebanyak dua bukit, niscaya 
ia akan mengharapkan untuk mendapatkan bukit yang ketiga, dan tidaklah perut anak Adam 
itu dipenuhi melainkan dengan tanah, dan Allah menerima taubat siapa saja yang 
bertaubat." 


ر رم 28 م 2867 م مسي ام > و 7 2 A‏ 

حدتني 97 اا ا “lb NEG IN YAK‏ و CA‏ 2 توي قط dan) AS‏ معت ادن غاس تقول 

Kn وور‎ e A Eun 5 Para Ng 1 A 0 ZA > 
WY pa INI ES Il IAT رلا لاب‎ A aaa 


TEA انهو‎ is I S3 an Aa BAN ia 
KAN BBI يقو‎ A6 NASA 


5957. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
Makhlad telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dia berkata: saya mendengar 'Atha' 
berkata: saya mendengar Ibnu Abbas berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sekiranya anak Adam memiliki harta kekayaan sebanyak satu bukit, 
niscaya ia akan mengharapkan satu bukit lagi yang seperti itu, dan tidaklah mata anak Adam 
itu dipenuhi melainkan dengan tanah, dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang 
bertaubat." Ibnu Abbas mengatakan, 'Aku tidak tahu, apakah perkataan beliau (menafsirkan) 
dari Al Qur'an ataukah tidak." Perawi berkata; 'Dan aku mendengar Ibnu Zubair 
mengatakannya ketika dia berada di atas mimbar.' 


29 


SRK EA HA SEE JA KAWA, Na MSA 


A E dan NAM ASIA diaa عل الم‎ A 
2 0 “xi Put qz 0 Z 5 5 4 7 1 y% X 
OA WE EU asi 5 bad Sa Ain IANG sala lip 


Naya EA 3 ابو‎ An 


5958. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman bin Sulaiman bin Al Ghasil dari 'Abbas bin Sahl bin Sa'd dia berkata; saya 
mendengar Ibnu Zubair dalam khutbahnya di atas mimbar ketika di Makkah, katanya; 
"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
'Sekiranya anak Adam diberi satu bukit yang dipenuhi dengan emas, niscaya ia akan 
menginginkan bukit yang kedua, dan apabila diberi yang kedua, niscaya ia menginginkan 
bukit yang ketiga, dan tidaklah perut anak Adam dipenuhi melainkan dengan tanah, dan 
Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat.' 


ea ja IA S3‏ شهاب قال أ خرن ذش بن 
EN erat GILA IA MIL‏ لابن آكَمَوَادِيّامِنَ a A Kicsi á‏ 


Prg 


ع امك o. Nagisa 5 D Ka‏ د 
A WA‏ 


2 


5959. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 
Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya anak 
Adam memiliki sebukit emas, niscaya ia akan mengharapkan dua bukit emas lagi, dan 
tidaklah mulutnya dipenuhi melainkan dengan tanah, dan Allah akan menerima taubat siapa 
yang bertaubat." Abu Walid mengatakan kepada kami; telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas dari Ubay dia berkata; 'Kami berpendapat hal ini 
dari ayat Al Qur'an, hingga turun surat 'Al Haakumut takaatsur.' 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam "Harta ini adalah hijau ranau' 


2 GA 2 0 24 2 LK P4 MAN 4 or و‎ DNA 
DEA Nana 585p KAI ي يقو‎ Fa NE سء‎ EN Ga Bye as 


4 را ع7 ورمعو ا‎ A 


12 hA 5 2 EA e s 1 AAT A 5 0 AE s A KA 5 - 
JAENA Ga GP أَعَطانٍ‎ aparat DIAL Sela 


27 ر‎ LÊ 2a Â LM LL Pa ALI 2 NANA مه 79 ل ويس‎ 
2, SS حل‎ ma JW BEP فيان قال ل يا حك‎ TEKS IL 
SN يمن‎ KANAN ES SEA يُبَارَكَلمُفِيهِوَ‎ EA yA) 


5960. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dia berkata; saya mendengar Az Zuhri berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Urwah 
dan Sa'id bin Musayyab dari Hakim bin Hizam dia berkata; saya meminta sesuatu kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau memberiku, lalu aku meminta lagi dan beliau 
pun memberiku, lalu aku memintanya lagi dan beliau pun memberiku, kemudian beliau 
bersabda: "Harta ini." -Sufyan mengatakan- beliau bersabda kepadaku: 'Wahai Hakim, 
sesungguhnya harta benda ini kelihatan hijau dan manis, barangsiapa mengambilnya dengan 
cara yang baik, maka ia akan diberkahi, dan barangsiapa mengambilnya dengan berlebihan, 
maka ia tidak akan diberkahi, yaitu seperti orang yang makan dan tak pernah kenyang, 
tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah.' 


Bab: Harta yang diinfakkan adalah harta sejati 


SEE ANA ِبر‎ SA i WES a SA gadi Bae aa 
GA A BAYU LS IL Sa ا ڪيه و‎ 


Abs ل رذ‎ SANTAI, 
5961. Telah menceritakan kepadaku 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepadaku Ayahku 
telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku 
Ibrahim At Taimi dari Al Harits bin Suwaid dia berkata: Abdullah berkata: Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda: "Siapakah diantara kalian yang harta pewarisnya lebih ia cintai 
daripada hartanya sendiri?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada diantara kami 
melainkan hartanya lebih ia cintai daripada harta pewarisnya.' Beliau bersabda: 'Hartamu 
adalah apa yang telah engkau dahulukan sedang harta pewarismu adalah apa yang engkau 
tangguhkan.' 


Bab: Memperbanyak dan mempersedikit harta 


PAS‏ ید LAS‏ کر عبد الم یر یی ر کی ع تنو BE‏ اله 
بن ES A Ea ERA‏ در رصي 


Suaa sa ERTED PAES AEE AAAA Pa 
a NGGI AENG A swap KAA 
8 P مشي بي ر‎ 2 PA 


5 SAS, Para ANDA KAN KAN e قلت ابو در‎ 
JB Asad Ja GA وب بد اوور‎ ANG فيه‎ ES Ah AIA Nasa 


Kep JAN JUS 33 33 TT BS A IIA 
Jala ينهو هو‎ JÊNG SELAMA as ريك قال قاطن‎ pa 


2 


ka LX 22 را‎ 21 a lz? 2$ 6174 seg 4 21م‎ 2. WA 
GA DNA جني‎ NGGE أَصَيِرَ حى‎ SAK IS 5313 IG 0 | وهو قول‎ 

1 < {z RA 4 AK AKAL UST Ae 2 رم دام‎ T 02 
Ss 


238331555231 Ia Ae يا‎ BEA JENANG ما ت لاير‎ NGE 336 
Sea SAS KAB AN A ولوسرو و ى العم ةرب‎ BIG 
eja A Jé ó PANE per 
as BE NS Pp Conten AN نو‎ Ga ا كالم‎ NE PS 
JANG A3 foii pn AN 5 bai NA قوسل‎ e pik 


SIKA JS kas lewat 


5962. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Abdul Aziz bin Rufai' dari Zaid bin Wahb dari Abu Dzar radliallahu 'anhu dia berkata: 
"Pada suatu malam, aku pernah keluar rumah, tiba-tiba aku melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berjalan sendirian tanpa ditemani oleh seorang pun, aku menyangka 
mungkin beliau ingin berjalan tanpa ditemani oleh orang lain, maka aku pun berjalan di 
bawah bayangan rembulan, ternyata beliau menoleh dan melihatku, beliau bersabda: 
'Siapakah ini? ' Aku menjawab: 'Saya...Abu Dzar. Demi Allah yang menjadikanku sebagai 
tebusanmu.' Beliau bersabda: "Wahai Abu Dzar, kemarilah." Abu Dzar melanjutkan, "Lalu aku 
berjalan bersama beliau beberapa saat, lantas beliau bersabda: 'Sungguh orang-orang yang 


berbanyak-banyak (mengumpulkan harta) akan menjadi sedikit (melarat) pada hari kiamat, 
kecuali yang diberikan kebaikan oleh Allah padanya -beliau meniup ke sebelah kanan, kiri, 
depan dan belakangnya- lalu dia menggunakan (harta tersebut) dengan baik." Abu Dzar 
melanjutkan: Lalu aku melanjutkan perjalanan beberapa saat dan bersabda kepadaku: 
'Duduklah di sini." Maka beliau menyuruhku duduk di suatu tempat yang sekitarnya banyak 
bebatuan, beliau bersabda: 'Duduklah di sini hingga aku kembali kepadamu." Abu Dzar 
melanjutkan: 'Setelah itu beliau beranjak pergi menuju Harrah hingga aku tidak melihatnya, 
tinggallah aku sendirian, dan aku sudah lama menunggu. Setelah itu aku mendengarnya 
berada di hadapan, dan dia mengatakan: "Walaupun mencuri dan berzina." Abu Dzar berkata: 
'Ketika beliau kembali, aku sudah tidak sabar lagi hingga aku berkata: "Wahai Nabiyullah, 
semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu, siapakah yang mengatakan di samping 
Harrah ini? Karena aku tidak mendengar seseorang pun yang kembali bersama anda.' Beliau 
bersabda: "Itu adalah Jibril "alaihis salam, ia menampakkan kepadaku di samping Harrah ini, 
katanya: 'Berilah kabar gembira kepada ummatmu, bahwa barangsiapa meninggal tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatupun, maka ia akan masuk surga.' Akupun bertanya: 
"Wahai Jibril, walaupun ia mencuri dan berzina." Jibril menjawab: 'Ya.' Abu Dzar berkata, lalu 
aku berkata: "Walaupun ia mencuri dan berzina? ' Nabi menjawab: 'Ya, walaupun dia 
meminum Khamr.' An Nadir mengatakan: telah mengabarkan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Habib bin Abu Tsabit dan Al A'masy serta Abdul Aziz bin Rufai' 
telah menceritakan kepada kami Zaid bin Wahb dengan hadits ini. Abu Abdullah 
mengatakan, 'Haditsnya Abu Shalih dari Abu Darda! adalah mursal dan tidak sah, kami hanya 
ingin mengetahuinya, sedangkan yang shahih adalah hadits Abu Dzar, lalu ditanyakan 
kepada Abu Abdullah mengenai haditsnya Atha’ bin Yasar dari Abu Darda', dia menjawab: 
'Haditsnya juga mursal dan tidak shahih, yang shahih adalah hadits Abu Dzar. Dia juga 
berkata: 'Ambillah hadits Abu Darda' ini tentang: 'Bila (seseorang) meninggal lalu 
mengucapkan Laa ilaaha illallah, yaitu ketika hendak menemui ajalnya.' 


Bab: Sabda nabi Shallallahu'alaihiwasallam "Aku tidak suka jika aku mempunyai 
seperti" 


A z 5 


EPA A EA NE EN GE PN PA NS بيع‎ ISLAM AI 


A 


Ne 


1 1 1 3 A +1 ZAH 
IA NGE BAG NGANG Ga ad adala yah TOET A 


- 
2 4 


A e2 8 2 2 WE” TA T AL UK 
AN sakan عِنَدِي‎ PAS Ni WS کالما يوتري يرڪ‎ 


pd 


INYA - A 27 PEA ور ر‎ NG NS LA - G > 5 ر‎ EA y 
NG خَلَفوِكَمَسَى‎ a NEE basah i SES BK ءادا‎ ga SiN Ji 


PRA‏ 8.3 00 عام رص ر ص ر مه 
HE US JS BSE JG ya NA 335 Nn ANG)‏ يَمِينِهِوَعَنَ تمَالِوِوَمِنَ 


A 


Tueis eU PA Pa Téi KKA gadi 
< < ر‎ A f 4 TG 4 ا 2 56 ا‎ ENENG gin 
NOS TN ka ja Na aa IIS Sit BEN, 


LA 
Ke r 


NE SRS SES LABA AGE Nn ACA See ANG 


سدوا + عدم عد LN PN gadha Gan UEA AK‏ 12 1ه 


Loe LAS AI LL Pata 
Sada ane 


5963. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ar Rabi' telah menceritakan kepada 
kami Abu Al Ahwash dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb dia berkata: Abu Dzar berkata: "Aku 
pernah jalan-jalan bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di Harrah Madinah (tempat 
yang banyak bebatuan hitamnya), lalu kami menghadap ke arah gunung Uhud, beliau pun 
bersabda: "Wahai Abu Dzar!." Jawabku; 'Baik, ya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam." 
Beliau melanjutkan, 'Aku tidak suka bila emas sebesar gunung Uhud ini menjadi milikku dan 
bermalam di rumahku hingga tiga malam, kemudian aku mempunyai satu dinar darinya, 
kecuali satu dinar tersebut akan gunakan untuk membayar hutangku. Atau akan 
memberikannya kepada hamba-hamba Allah begini, begini dan begini.' -Beliau lantas 
mendemontrasikan (dengan genggaman tangannya) ke kanan, kiri dan ke belakangnya, lalu 
beliau berjalan dan bersabda: "Wahai Abu Dzar, sungguh orang-orang yang berbanyak- 
banyak (mengumpulkan harta) akan menjadi sedikit (melarat) pada hari kiamat, kecuali 
orang yang berkata seperti ini, seperti ini dan seperti ini!" Sambil mempraktekkan ke kanan, 
kiri dan belakangnya- kecuali hanya sedikit dari mereka yang seperti itu." Lalu beliau 
bersabda kepadaku: "Wahai Abu Dzar, kamu tunggu di sini hingga aku datang.' Setelah itu 
beliau pergi digelapnya malam hingga hilang dari pandanganku, lalu aku mendengar 
gemuruh suara, dan aku khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu terhadap Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, serentak aku hendak menuju sumber suara tersebut, namun aku segera 
teringat sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Tunggulah kamu di sini." Maka aku 
pun segera diam di tempat hingga beliau datang, lalu aku berkata: "Wahai Rasulullah, tadi 
aku mendengar suara gemuruh, dan aku sangat takut, lalu aku segera teringat pesan anda, 
maka aku tetap diam di tempat.' Maka Nabi bersabda: 'Apakah kamu mendengarnya? ' 
Jawabku; 'Ya.' Beliau bersabda: 'Itu adalah Jibril, ia datang kepadaku dan berkata; 'Siapa saja 
yang mati dari ummatmu dan tidak menpersekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia 
akan masuk ke surga'." Aku lalu bertanya, "Walaupun ia berzina dan mencuri? ' Beliau 
menjawab: "Walaupun ia berzina dan mencuri." 


ye 


5 


LA 


Na a ; BeN Aa Ki 0 5 PA TS 
£ Ki ر‎ 2 
YA JANG gan عِنْدِي‎ JÊNG ANIES 


5964. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Syabib telah menceritakan kepada kami 
Ayahku dari Yunus. Al Laits mengatakan; telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibnu 
Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah, Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya aku memiliki emas sebesar 
gunung Uhud, maka aku tidak suka jika ia masih berada disisiku selama tiga hari, dan 
sekiranya aku memiliki sedikit saja dari itu, niscaya aku telah membayarkan untuk hutang." 


Bab: Kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa 


ر ار و دو A‏ ر اراو رط رر Im RE‏ ا A‏ 0 
Ii JANG Tya JANG‏ حَصِينعَنَ أ ي صال SEN ME‏ 
او )و ع A 2.1 RAL‏ ھر 2G Ta 7 t-‏ 

A لحكر‎ PAN AS Gi SEN ليس‎ La ake 

5965. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abu Bakr telah menceritakan kepada kami Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya 
harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati." 


Bab: Keutamaan kefakiran 


ر بر و azs‏ ر NA‏ و 0 م 7 ور و مه« a‏ 0 4 
Pn‏ عَبَدَالْعَرِيرْبنْابيحَازِمعَنَأبِيهعَنَسَهْل Sa) SN GAN aaa‏ 


4 


4 بس يق عرسا بسر‎ NA و‎ E AT: هورم‎ Í 7 2 
ta Jas La راي‎ A ا لاماي ومام كار‎ A 
PA 4 z LANG ا ےر لل ور‎ R AAN a م‎ 4 . 24 
ر سول اله صلا‎ SS NG ia) َو‎ S: a Kau A 


4 7 
ر‎ d 


Si ANGGENG عو . ع‎ 0 PIA he Ta zr? ر‎ sh a A 
Mega a ÁN pe جل ا حر فقا هرس ولاه‎ aaae 


A 
مويه کی‎ 
TE e 


Faz و وک ور‎ aa ا‎ £ 0 Kana 
VN JET EN SE ep ênya JS 
2 fs E ر‎ F و‎ E A و‎ 
Kajine 5 Ye Jaga AE هدا‎ eka ad EA سملو لو قال رسو لاله صل‎ 


5966. Telah menceritakan kepada kami Isma'il dia berkata: telah menceritakan kepadaku 
Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Ayahnya dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi bahwa seorang laki-laki 
melintasi Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, lantas Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda kepada orang yang duduk di dekat beliau: "Apa pendapat kalian dengan laki-laki 
ini?" Maka seorang yang terpandang menjawab: 'Demi Allah, bahwa dari bangsawan, bila dia 
meminang, pasti akan diterima, dan bila dimintai bantuan pasti akan dibantu." Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam diam. Beberapa saat kemudian, lewatlah seorang laki-laki lain, 
lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepadanya: 'Apa pendapatmu dengan 
orang ini? ' Dia menjawab: "Wahai Rasulullah, menurutku: orang ini adalah orang termiskin 
dari kalangan kaum Muslimin, apabila ia meminang sudah pantas pinangannya untuk ditolak, 
dan jika dimintai pertolongan dia tidak akan ditolong, dan apabila berkata, maka 
perkataannya tidak akan didengar." Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
'Sungguh orang ini (orang yang terlihat miskin) lebih baik dari dunia dan seisinya daripada 
orang yang ini (yaitu orang yang kelihatanya bangsawan).' 


z 3 


P 2 Ag LA NA? A” pe 5 AL other, -2 bs È ولاو‎ NS 
He AS BERANAK KER AAA AL NA kao ES 


s22? 2: كم يَأ‎ 0000 AB الہ و‎ ups AVE 22 ر و‎ Al ا ا‎ a al 
( f + من یلم رک‎ Pd فع اجر على الله‎ AN TIA pk Da الله‎ Lai 
2 
A 


PA 5 4 9 
A ot» > أء‎ 1 ZA {> EE CEA Gi <9 2 PAS A رو ر‎ A ? ووم‎ 284722 
Ba إذاغَطيًتا ر‎ A aai hE blih a PIN JS meaa 


.. 


MAO SINI Ža, د‎ T- en د اه‎ At TE NG Naas 
وَمِنامَنَ‎ A balian) عل‎ Jasa Ban AN pegaga النْبيّ صل‎ ra 
- 


وب 2 او ر AA‏ رو ور 


5967. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Al A'masy dia berkata; saya mendengar Abu Wa'il dia 
berkata: "Kami pernah menjenguk Khabbab, lalu dia berkata: 'Kami berhijrah bersama 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan mengharap ridla Allah Ta'ala, maka Allah pun 
memberi balasan kepada kami, diantara kami ada yang meninggal dan belum mendapatkan 
balasan (di dunia) sedikitpun, diantaranya adalah Mush'ab bin Umair yang terbunuh pada 
perang Uhud, dan hanya meninggalkan kain burdah kasar, jika kami menutup kepalanya, 
kedua kakinya keluar dari kain (terlihat) dan jika kami menutup kakinya, kepalanya keluar 
dari kain (terlihat). Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruh kami untuk menutup 
kepalanya dengan kain tersebut dan menutup kakinya dengan idzkhir (rumput-rumputan 
berbau harum: penerj). Juga diantara kami ada yang memliki buah yang sudah masak dan ia 
memetiknya.' 


: APA) AD کا > کا ةد ا‎ CA AA TAN ا‎ 
GEA حصن رضي‎ ON gas بْنْرَرِيرحَدثْنَاأبُورَجَاءِعَنَ‎ pa SAS Se 


- et 


455 ر‎ WI 4 2% AI 7 NA لبدو ترك‎ 2 EE TAN ا‎ 5 al 
A 


A 


AN 


2 و‎ A Z A 
GL Na 2 22 م و‎ TA عل د‎ R? Las. 3 وام م‎ BENING Y “A25 ti 
ME آهلِهاالْسَاءَتابعَه ا يو ب و عَۇ ف و قال صخر و ماد نجي عَن ا ي رَجَاءِعَنَ‎ 55 | 


5968. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Salm 
bin Zarir telah menceritakan kepada kami Abu Raja’ dari 'Imran bin Hushain radliallahu 
'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Aku pernah menengok ke 
surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin, dan aku juga 
menengok ke neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita." Diperkuat 
juga oleh Ayyub dan 'Auf. Shakhr dan Hammad bin Najih mengatakan, dari Abu Raja dari 
Ibnu Abbas. 


<í 


AGA? A ر‎ e کار وا و و ر و‎ an As sp aza P 
اله عن قال‎ ool ESEA a NES jana pa SAS 


A sg 22A ya lye دي‎ 2. {z2 فك ي رر‎ A TA R 
مات‎ ASS l EA AAN NSS لم یا‎ 
5969. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Anas 
radliallahu 'anhu dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan di atas 


khiwan (tempat yang sangat besar) hingga beliau meninggal, dan tidak juga memakan roti 
yang lunak hingga beliau meninggal." 


A - - 
2. 2223% 0.5 KN. z< ka LM 7 عو ر ےچ‎ 159 KN ka رم 07 م‎ 259 
r A 

NA yaa? ai‏ 21245 عه فم ا NN YA IP, Zo‏ او ga‏ 7 عو 
لقدتو ق النبی صل PERITOS, | a ahe aih‏ كلهةذو کید إلاشط, Nai‏ قرفل فا كلت 
- .. 


DA 


BALAI rae 
فی‎ JIU Fata 


5970. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah 
radliallahu 'anha dia berkata; "Sungguh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah wafat, 
sementara tidak ada sesuatupun di rumahku yang dapat dimakan oleh makhluk yang 
bernyawa (manusia atau hewan) kecuali sedikit gandum yang ada pada rak makanan milikku, 
lalu aku memakannya sebagian hingga beberapa lama, kemudian aku timbang dan akhirnya 
rusak (habis)." 


Bab: Kehidupan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan para sahabatnya 


WENG ا ر يم و‎ A < 
AG WAN NAN ANG 5 AAA P ping AS 


D 


SA KANE إن‎ KA Ana NE AER gyen: 5 SUNAN ai 


A 


gê ah A Petasan ماڪ طر‎ iasg Ae 
ال‎ lé sa Ka 0 ih 3 Kp S 


LA 


0 WANG لم‎ E 
2 A, A و‎ NAS: Kn Sana CAE 


IEE A لذبن قاو‎ 
ee A EAA EENEN NOAE 


N 


ENG) ES 3 Eks aba ته‎ GEN, JTM MSN 


nd 


ANEETA EEN gih Sean‏ كنت 


A BN A Pap 2A, MAN A 
2 iaa o EA A ANA BIS 


EN اكير وام‎ Log اټ رشو‎ ANA KAN Kata yA 
تار سول ان قال خد‎ WAK pake Ta AA AG SEGI أو‎ 


A - 


nhie feites oA e Aaii ie SK bps 
77و‎ WI ر‎ # Ai PA اه‎ a Lia کے‎ 57 5. 2A 5 
2 | SS £ بُحَنَّى يَرَوَى‎ gi Ji) 


BAN An TEA é á ٤ PERASAAN 
0 ي ر‎ 1 z7 0 
P 
ا‎ 8 < a 24 e ae 
Bag Ara Sia 
7 


AGE MEA YES FS AN AI SES jis ANIS PSI 

IAI SIK A Aa a ET la 
5971. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim seperti sepenggal hadits ini: telah 
menceritakan kepada kami 'Umar bin Dzar telah menceritakan kepada kami Mujahid bahwa 
Abu Hurairah pernah mengatakan: "Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, aku pernah 
menempelkan lambungku di atas tanah karena rasa lapar, aku juga pernah mengikatkan 
beberapa batu diperutku karena rasa lapar. Pada suatu hari aku pernah duduk di jalan yang 
biasa para sahabat lewati, kemudian lewatlah Abu Bakar, lalu aku bertanya kepadanya 
tentang ayat dari kitabullah, dan aku tidaklah menanyakannya kecuali hanya agar ia 
menjamuku namun ia tidak melakukannya. Setelah itu lewatlah Umar, kemudian aku 
bertanya kepadanya tentang suatu ayat di kitabullah, tidaklah aku bertanya kepadanya 
kecuali hanya agar ia menjamuku namun ia tidak melakukannya. Setelah itu lewatlah Abul 
Qasim shallallahu 'alaihi wasallam, ketika melihatku beliau tersenyum dan mengetahui apa 
yang tergambar dari wajah dan hatiku, beliau lalu bersabda: "Wahai Abu Hurairah? ' Aku 
menjawab: 'Aku penuhi panggilanmu wahai wahai Rasulullah." Beliau bersabda: 'Ikutlah." 
Lalu aku mengikuti beliau, aku lalu minta izin untuk masuk dan beliau mengizinkanku, 
ternyata aku mendapatkan susu di dalam mangkok, beliau bersabda: 'Dari mana kalian 
mendapatkan susu ini? ' Orang-orang rumah menjawab: 'Fulan atau fulanah 
menghadiahkannya kepada anda.' Beliau bersabda: "Wahai Abu Hurairah! ' Aku menjawab: 
'Aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Temuilah ahli suffah (para 
sahabat yang tinggal di pelataran masjid) dan ajaklah mereka kemari." Abu Hurairah berkata, 
'Ahli Suffah adalah para tamu kaum muslimin, mereka tidak tinggal bersama keluarga dan 
tidak memiliki harta, jika Nabi mendapatkan hasil dari sedekah, maka beliau tidak akan 
memakannya dan akan mengirimnya kepada ahli suffah, dan apabila beliau diberi hadiyah, 
maka mereka akan mendapatkan bagian dan kadang beliau mengirim sebagiannya untuk 
mereka.' Lalu aku berkata: 'Hal itu membuatku sedih, lalu aku berkata (dalam hati): 'Apa 
perlunya ahli suffah dengan susu tersebut, karena akulah yang berhak daripada mereka, aku 
berharap dapat minum seteguk susu sekedar bisa bertahan dari sisa waktuku, apabila ada 
kaum yang datang maka akulah yang menyuguhi mereka, (kataku selanjutnya). Apalah 
artinya susu yang tersisa jika bukan untuk suatu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, lalu 
aku pergi dan mengundang mereka, mereka akhirnya datang dan meminta izin, beliau 
kemudian mengizinkan, sehingga mereka pun mengambil posisi tempat duduk mereka 
masing-masing, beliau bersabda: 'Hai Abu Hurairah." Aku menjawab, 'Aku penuhi 
panggilanmu wahai Rasulullah." Beliau bersabda: 'Ambil dan berikanlah kepada mereka." 
Akupun mengambil mengkok tersebut dan memberikannya kepada seorang laki-laki, maka 
laki-laki itu meminumnya hingga kenyang, setelah itu ia mengembalikannya kepadaku, 
kemudian aku berikan kepada yang lain, dan ia pun minum hingga kenyang kemudian ia 
mengembalikan mangkok tersebut kepadaku hingga aku kembalikan mangkok itu kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga mereka semua sudah merasa kenyang. Beliau 
kemudian mengambil mangkok itu dan menaruhnya di tangan, lalu beliau melihatku sembari 
tersenyum, beliau bersabda: "Wahai Abu Hurairah! ' Aku menjawab: 'Aku penuhi 
panggilanmu wahai Rasulullah." Beliau bersabda: 'Sekarang tinggal aku dan kamu.' Aku 
menjawab, 'Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: 'Duduk dan minumlah." Lalu aku 
duduk dan meminumnya, beliau bersabda kepadaku, 'Minumlah.' Lalu aku minum lagi dan 
beliau terus menyuruhku untuk minum, hingga aku berkata, "Tidak, demi Dzat yang 
mengutusmu dengan kebenaran, aku sudah tidak sanggup lagi." Beliau bersabda: 'Berikan 


bejana itu." Aku lalu memberikannya kepada beliau, setelah memuji Allah dan menyebut 
nama-Nya beliau akhirnya meminum sisanya." 


le 


Asl PIE Nana NG قيش‎ SA fee E Akh, دو خوك قد‎ AKE 


LA 
63 


SE AAA AE PAMER SSS ALL PE, SA ومغن سریل‎ 
se SEN 333 BAN PAKAN ANE 


5972. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Isma'il telah menceritakan kepada kami Oais dia berkata, saya mendengar Sa'd berkata, 
"Aku adalah orang Arab yang pertama kali membidikkan panah di jalan Allah, dan kami juga 
pernah berperang, saat itu kami tak punya makanan kecuali daun hublah (daun dari pohon 
yang tidak memiliki buah) hingga salah seorang dari kami buang kotoran sebagaimana 
kotoran kambing. Kemudian Banu Asad memuliakanku dengan Islam. Karena itu, merugilah 
aku dan usahaku pun sia-sia." 


Gx 


11 ود “11ج مام‎ 7 KAN As 7 212 2 ZEO A 7A كي‎ 
AU HENG D 9 j Zsa ور كر‎ 
p حَتَى قب‎ 2 SJG - Kaut - O 4 ريت‎ a 7 3 يدوم‎ LAN < 


5973. Telah menceritakan kepada kami Utsman telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah dia berkata; "Semenjak tiba di Madinah, 
keluarga Muhammad tidak pernah merasa kenyang dari makanan gandum hingga tiga 
malam berturut-turut sampai beliau meninggal." 


a 2 > اكه رم م و‎ -^ Zz >? 2307 Padan 2 23 MAEA JANE 
ن کدام عَنَ هلال‎ SS AKE حَدَدْنِي إِسَحَاقَ بإ ِبر اهيبن‎ 


sadi Na yura محمد‎ SS 
PERAR 


5974. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim bin Abdurrahman telah menceritakan 
kepada kami Ishaq yaitu Al Azraq dari Mis'ar bin Kidam dari Hilal Al Wazzan dari 'Urwah dari 
Aisyah radliallahu 'anha dia berkata; "Keluarga Muhammad tidak pernah makan hingga dua 
kali dalam sehari melainkan salah satunya dengan makan kurma." 


- 
ر رر‎ p e 


Mer ga ANA بنا ير‎ DA 


ea sediya عَلَيَهوَسَلَمَ‎ LANG NPG 


5975. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Abu Raja’ telah menceritakan kepada kami 
An Nadir dari Hisyam dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Aisyah dia 
berkata, "Alas tidur Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam terbuat dari kulit yang dalamnya 
terisi serabut." 


sg ahi AN ر ر 8 ورو < ر ر 7 )وو ور وم ر کہ‎ 
LA BN SES ES يحي‎ EN AS AE AA SS 
Wa AN BL LA Alias Set sek pat ALAN LAN Aka 5 


5976. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Hammam bin Yahya telah menceritakan kepada kami Oatadah dia berkata: kami pernah 
menemui Anas bin Malik sementara pembuat rotinya berdiri. Ia lalu berkata: "Makanlah. 
Sungguh aku tidak pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat roti empuk 
hingga bertemu dengan Allah. Dan beliau tidak pernah merasakan kambing panggang sama 
sekali." 


3 


MAF gn KAA GA an Aa AA jasa aa 


N 
e NG 


Lá BELA MAIN PUS Ea PA G 


5977. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepadaku 
Ayahku dari Aisyah radliallahu 'anha dia berkata, "Pernah selama sebulan tidak ada nyala api 
dalam rumah kami, yang ada hanyalah kurma dan air, kecuali bila kami diberi (di kirimi) 
daging." 


ANN AA NA KE 5 PAKE‏ بعر اون 
ل به Us Pr Ap NI Aa Eh at Sig‏ 


£ “1 PAZ A وم‎ A s * ع‎ 4 
PR JAN inn t KANA Ga SA 25 AAS 


LB Spa MAN ad a a AN Ape ب‎ NG NYA 


A 


Jae: RIA an An ا‎ A 


5978. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Abu Hazim dari Ayahnya dari Yazid bin Ruman dari 'Urwah dari Aisyah bahwa 
dia berkata: "Wahai Urwah keponakanku, dulu kami pernah melihat hilal hingga tiga kali hilal 
selama dua bulan, sementara di rumah-rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
ada yang menyalakan api. Lalu aku bertanya: 'Wahai bibi, apa yang menghidupi kalian? ' 
Aisyah menjawab: 'Al Aswadaan, ' yaitu: kurma dan air. Hanya saja Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam memiliki tetangga-tetangga dari Anshar, mereka memiliki kambing-kambing 
perahan. Mereka mengirimkan sebagian susunya untuk Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam lalu beliau memberi kami minum dengan susu itu. 


و وو Ga‏ 


,259 و 258 MBA Z, 2232 8 KACA g A En Pan Una‏ 
NE S‏ بن SSS‏ محمد بُنْفضيّلعَنْأَبِيهعَنَ عمَارَةَعَنَ أبي زر SAE‏ أبي هر 3 2 
AAS - a‏ قا > 31 ا ا ال کک É A‏ 
رَضى ALA‏ قال قال ر سول AN‏ صلى الله SRI gas‏ لمحمدقو 


5979. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Fudlail dari Ayahnya dari 'Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, 
jadikanlah rizki atas keluarga Muhammad sekedarnya." 


Bab: Beramal sewajarnya dan rutin 


ÉÉ SAN En EL gê KE MEN KE SAS 
معت مسرو‎ E بدان لى عن شعبه عن معت ا‎ 


— 
4 4 Z r Z 2 2 a% P 
Mn 21 LG AAA LENGAN PL WA 
pegaga bo gan) ES GI رَضي الله‎ 
P 
A 


E کان يَقُومْإدَامَهمَ الصّا‎ IG sis 


3 
P 


5980. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Ayahku dari 
Syu'bah dari Asy'ats dia berkata; saya mendengar ayahku, dia berkata; saya mendengar 
Masrug berkata; saya bertanya kepada Aisyah radliallahu 'anha; "Amalan apakah yang paling 
dicintai oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; 'Yaitu amalan yang dikerjakan 
secara terus menerus.' Masruq berkata; 'Tanyaku lagi; 'Lalu kapankah beliau biasa bangun 
(pagi)? ' Dia menjawab; 'Beliau bangun (pagi) apabila mendengar ayam berkokok.' 


A ع‎ cz Gi 2 ka 4 A 2 f 2 2 A A 5 
حب العمل إلى رَسُولٍ‎ IS ENGGA Na SME er هش ام بن‎ BN LS SS 


4 


2 A Pd ke Pd 54 LG 0 22 0 
Kea Sa AAN LA 


5981. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 
Ayahnya dari Aisyah bahwa dia berkata; "Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam adalah yang dikerjakan secara terus menerus oleh pelakunya." 


ka و - ال دة قا ہے‎ A ی‎ 233 FS Id 2. 4 31 ڪر‎ UNA 

Wasa Was‏ بن و GELAP DE Aha Pa‏ للەعنەقال ل رسو ل الله 
r [4‏ 
0 


2 £ AL GA WE A A 2 ر مومه 4< ماس رع‎ 
f يَارَسُولَ لقال ولا آنا لهأ‎ LSN GN JUNE ENG Ta sa: ا‎ 


ASIAN AAN AAN 3 يمني اله بر موس دواو قار واو اعدو او رو واو سىء‎ 
5982. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dzi b dari Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata; Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Salah seorang dari kalian tidak akan dapat 
diselamatkan oleh amalnya, " maka para sahabat bertanya, 'Tidak juga dengan engkau wahai 
Rasulullah? ' Beliau menjawab: 'Tidak juga saya, hanya saja Allah telah melimpahkan rahmat- 
Nya kepadaku. Maka beramallah kalian sesuai sunnah dan berlakulah dengan imbang, 
berangkatlah di pagi hari dan berangkatlah di sore hari, dan (lakukanlah) sedikit waktu 
(untuk shalat) di malam hari, niat dan niat maka kalian akan sampai." 


2 ZA 2 


22 Z ر کو دمو‎ k Lo A د و‎ a LA) وو‎ SISA NA 259, 


ES 25006 PE Saga ss SENA Tea 


Jia الَهأَدوَمْهَاَ!‎ ES LA 


5983. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman dari Musa bin 'Ugbah dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah bahwa 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Beramallah sesuai dengan sunnah dan 
berlaku imbanglah, dan ketahuilah bahwa salah seorang tidak akan masuk surga karena 
amalannya, sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus 
walaupun sedikit." 


K4 ALAN ain S الي ص2‎ ea 
9 sa JAN Iya 


5984. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Ar'arah telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Aisyah radliallahu 'anha bahwa dia 
berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah ditanya: "Amalan apakah yang paling 
dicintai Allah?" Dia menjawab: "Yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit, lalu beliau 
bersabda: 'Beramallah sesuai dengan kemampuan kalian.' 


A2 


insa ANG Hei SAN Ai na بن آي ية اجر بر‎ 38 BUAS psie 


م و 5 4 


e Jaa salei JAN JK منیں كيف کا‎ KA AR: 
kebal saii II LNG bapaké LN gana قاتلا كَاَعَمَُ‎ 


5985. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Algamah dia berkata: aku pernah bertanya kepada 
Ummul Mukminin Aisyah, tanyaku: "Wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam beramal? Apakah beliau pernah mengkhususkan hari?" Aisyah 
menjawab: 'Tidak, bahwa beliau selalu mengerjakan amalan secara berkesinambungan, lalu 
siapakah diantara kalian yang dapat menyamai amalan Nabi shallallahu "alaihi wasallam? ' 


viS 


ANé SAN عُفَبَمَعَ نأي‎ ahe مُومَى‎ SE BN KE CN دال‎ Pn aa 5s- 


aa 22 LA وه‎ Z w TE ور‎ 7 A م( >> مس‎ Z 
Kj É اللمعَليَهِوَسَلَّمكَالَسَدَمُوَاوَكَا بوا اترو‎ To AN EL 
BA A A ا‎ k P, a A 


KAN 


PIGA نحو قال عاو كنا 5 هيب عمو سی‎ Merak A 


Ba AAN 56) Saka 2331 Pagka ga ا‎ NE tolé 


5986. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Az Zabriqan telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: 
"Beramalah sesuai sunnah (istiqamah) dan berlaku imbanglah, dan berilah kabar gembira, 
sesungguhnya seseorang tidak akan masuk surga karena amalannya." Para sahabat 
bertanya; 'Begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? ' Beliau bersabda: 'Begitu juga 
denganku, kecuali bila Allah meliputi melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya kepadaku.' 
Perawi berkata; aku kira dari Abu An Nadir dari Abu Salamah dari Aisyah. 'Affan mengatakan; 
telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Musa bin 'Uqbah dia berkata; saya mendengar 
Abu Salamah dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan redaksi "saddidu 
(beristiqamahlah dalam beramal) wa absyiruu (dan berilah kabar gembira)." Mujahid 
mengatakan mengenai firman Allah "Gaulan sadida" yaitu berkataan yang benar." 


AA E 


A 


ANU, HAB aa‏ حَدَكْنَامْحَمَّدُ AA Ng‏ أي عن AA‏ بر مالك 
رضي Ki NGALA KEM‏ و “aa EAA‏ 
Sen KÊN GAYENG LA NG ASI Bp Nas Jong JÊG‏ 


ص 


IM 


PAR Serasa SE NE ار شولا‎ 


A 


LA 


JÊNG ENG NAN ade SS NS Ja 


5987. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fulaih dia berkata: telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Hilal bin Ali 
bahwa aku mendengar Anas bin Malik radliallahu "anhu berkata: Suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam mengimami kami shalat, kemudian menuju mimbar dan 
memberi isyarat dengan tangannya ke arah kiblat masjid lalu bersabda: "Sungguh telah 
diperlihatkan kepadaku sekarang ini surga dan neraka tergambar jelas pada dinding ini sejak 
saya shalat bersama kalian. Saya tidak pernah melihat kebaikan dan kejelekan seperti hari 
ini, Saya tidak pernah melihat kebaikan dan kejelekan seperti hari ini." 


Bab: Optimis disertai kekhawatiran 
Pa و عَنْسَعِيدٍ‎ PEN و بْ‎ PE bê gi NK D FE Sa A 
ولال‎ BAH PAP DGN ALA JEN ge BB PN ERA yani 
asa رسفي‎ Í iE pena ماو‎ Ns BAG ai KAN 
K SARAAN A يي‎ SEN اله من‎ KN KA AL, 255313 
Mat A Da Ke 


5988. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Ya'qub bin Abdurrahman dari 'Amru bin Abu 'Amru dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu dia berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah menjadikan rahmat (kasih sayang) seratus bagian, 
maka dipeganglah di sisi-Nya sembilan puluh sembilan bagian dan diturunkannya satu 
bagian untuk seluruh makhluk-Nya, sekiranya orang-orang kafir mengetahui setiap rahmat 
(kasih sayang) yang ada di sisi Allah, niscaya mereka tidak akan berputus asa untuk 
memperoleh surga, dan sekiranya orang-orang mukmin mengetahui setiap siksa yang ada di 
sisi Allah, maka ia tidak akan merasa aman dari neraka." 


Bab: Sabar menjauhi hal-hal yang Allah haramkan 


LA 


& l RU bg NING Ai ea 


se“ 


AA 


Ng KAYU PEN 


S3 NA KOES Aas a saé AR a an a 


a) aa ih PAN Ahmet Kena Sabin MAS ada 
aka NAMA SN ينه الو‎ NA SANA AAL A YA AA SALA 
Ana) 


5989. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Atha' bin Yazid Al Laitsi 
bahwa Abu Sa'id Al Khudri telah mengabarkan kepada mereka bahwa beberapa kaum 
Anshar meminta (sedekah) kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidaklah salah 
seorang dari mereka meminta melainkan beliau akan memberinya, hingga habislah apa yang 
ada pada beliau. Ketika apa yang ada pada beliau telah habis (diinfagkan), beliau bersabda 
kepada mereka: "Jika kami memiliki kebaikan, maka kami tidak akan menyimpannya dari 
kalian semua, namun barangsiapa merasa cukup maka Allah akan mencukupkan baginya, 
barangsiapa berusaha sabar maka Allah akan menjadikannya sabar dan barangsiapa merasa 
(berusaha) kaya maka Allah akan mengayakannya. Dan sungguh, tidaklah kalian diberi 
sesuatu yang lebik baik dan lebih lapang dari kesabaran." 


SIKA EMAS TERI MEA Fian ايقن ا‎ TA MAN 


- LAM LAN MA ركم يجيي ب‎ 2 ge " كر وس‎ AA 
5 Ká لله فيقو فيو لأفلا کون‎ 7 kuasa st E الله‎ Jo Small 
5990. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Mis'ar telah menceritakan kepada kami Ziyad bin "Ilagah dia berkata: saya mendengar Al 
Mughirah bin Syu'bah berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengerjakan shalat 


hingga kaki beliau bengkak, lalu dia katakan kepada beliau, namun beliau menjawab: "Tidak 
bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur." 


Bab: Siapa yang bertawakkal kepada Allah, maka Allah mencukupi-Nya 


حَدَدْنِي ساق حارو LA Waka KENA‏ 227 يدالو قال EK‏ 


ا 
2 مس 


PENA ANA Seal MERA 


FEIEN LAEVA ESNE VEREA 


5991. Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Rauh bin 
Ubadah telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata; saya mendengar Hushain bin 
Abdurrahman dia berkata; saya berdiri di samping Sa'id bin Jubair lalu dia berkata; dari Ibnu 
Abbas bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Ada tujuh puluh ribu 
orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab, yaitu yang tidak meminta diruqyah 
(pengobatan dengan jampi-jampi, atau mantera), tidak berfirasat sial karena melihat burung 
dan hanya bertawakkal kepada Tuhan mereka. 


Bab: Dimakruhkan ghosip 


o sia A PRE GE DEN REDES laht Sa Sis‏ ور جرا اع 
A‏ ور IA Kan A A‏ يه Pakan ba NI LN EN IS‏ 
ai an SE a Aan‏ افه من ANA‏ 

EN ALS ae SE BIAN MMA, Ae PR‏ كَانَيَنَى 

PESAN GAN إصاءَةالمَال ومني وهات و عقوت‎ SI GA ihs 
TEA NAS AS LIS AMAN D... 


adah 0‏ ا 


5992. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muslim telah menceritakan kepada kami 
Husyaim telah mengabarkan kepada kami tidak hanya satu orang, diantaranya adalah 
Mughirah dan fulan dan satu orang lagi, dari Asy Sya'bi dari Warrad sekretaris Mughirah bin 
Syu'bah, bahwa Mu'awiyah berkirim surat kepada Mughirah "Tulislah untukku hadits yang 
pernah kamu dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! Warrad berkata: Lantas 
Mughirah menjawab suratnya: "Sesungguhnya aku pernah mendengar beliau salalu 
mengucapkan do'a sehabis shalat yaitu; LAA-ILAAHA ILLALLAAH, WAHDAHU LAA SYARIIKA 
LAHU, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI SYAI'IN OADIIR, (Tiada 
sesembahan yang hak selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, Milik-Nya lah segala kerajaan dan 
bagi-Nya segala puji dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu)." Beliau mengucapkannya 
hingga tiga kali. Dan beliau juga melarang desas desus (ghosip), banyak bertanya dan 
menghambur-hamburkan harta, beliau juga melarang mendurhakai ibu, menghalangi orang 
lain memperoleh kemanfaatan dan mengubur hidup-hidup anak perempuan serta." Dan dari 
Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Umair, dia berkata; saya 


mendengar Warrad menceritakan hadits ini dari Al Mughirah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


Bab: Menjaga lisan 


03 م ور 2 معن ام‎ - A, NES ر ر > وه‎ OK ر ر ر دو 06 ر ص‎ 
بَنْسَعَدِعَنَرَسُو ل الله‎ Kei BI الْمَقَدَمِيٌ‎ ENE خدنتا‎ 
KAM ASUS eng pa ta) yaan قال من‎ Aa صل‎ 
5993. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakr Al Mugaddami telah 
menceritakan kepada kami Umar bin Ali dia mendengar Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Barangsiapa dapat menjamin bagiku 
sesuatu yang berada di antara jenggotnya (mulut) dan di antara kedua kakinya (kemaluan), 
maka aku akan menjamin baginya surga." 


A 
2 روم‎ 2 272 2 


En A A KAA No 7 ا و‎ S Ao NA 
عن آي هر ير‎ sakang NGE ابن ش هاب‎ A حد نتا بر اه‎ ALE حَدَذْنِي عَبّدالعز یز‎ 


2? TA xi ع اكلم‎ f و‎ Eee ل تر اي را 21244 انر‎ MENATA n‘ 
xÍ اكلم‎ S وج 4« دام ع محم رج‎ K . × A WA في رر و عاو‎ aan 

GA Ema 3‏ کان يۇ من باه و اليۇم ال خرفلا ST‏ كَانَيُوَمِنْبِاللَوَالْيَوَمالآخر 

PK EMA aT 

5994. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa beriman kepada 
Allah dan hari akhir hendaknya ia berkata baik atau diam, dan barangsiapa beriman kepada 


Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriaman kepada 
Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya." 


4 


AK‏ کک 00 As AS BA» A Z, Led‏ او 
AA AE AA AA SAE SAS AN SSS‏ أذنايّوَ وَعَاهُ 
Í 04 rc‏ و ار A TA AAA UA AL‏ 4 87 
قَلْبِي Gal‏ صل gih ka GARA‏ الضيافه A5 5 NG Gale ba Jasa Gal PETS DE‏ 58 
Ge? TA 00 . KH 0 2 CT > .. 2 : IKA MC A 0 c‏ 
كَانَ يو مِنْبالَهوَالْيَوَم الآخر pa B3 Da gak Sg SAS‏ ايوم الا خرفليقل NE‏ 
A‏ 


a 27 


2 


سه 


5995. Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Laits 
telah menceritakan kepada kami Sa'id Al Maqburi dari Abu Syuraih Al Khuza'i dia berkata; 
"Aku telah mendengar dengan kedua telingaku dan meresap dalam hatiku ketika Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bertamu itu tiga hari dengan menjamunya, " beliau di 
tanya; 'Apa yang di maksud dengan menjamunya?" beliau menjawab: "yaitu pada siang dan 
malam harinya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia 
memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir hendaknya 
berkata baik atau diam." 


iib اه عَنْعِيسَى بن‎ ANA SEA SIS AAA SIS 
SENI jis ka 5 A E a a 
6 بَيْنَالْمَشَرِةَ‎ LAA gd 5 Naya er "EA, 


5996. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepadaku Ibnu 
Abu Hazim dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Isa bin Thalhah bin 'Ubaidullah At 
Taimi dari Abu Hurairah dia mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa diteliti yang karenanya ia 
terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur." 


ea 2 


ar BAE bat‏ مير a ii NGE MSI pai‏ ابن ديتار عَنَأبِيوِعَنَ 
Pink ASN IE ala sari ANE Aa 53 PARA‏ ان 
NGU YAN‏ رغه الپ اکر جات و na La AS)‏ مِنْسَحَطٍ NGO ANAN‏ 


A‏ هوي هان جهنم 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir dia mendengar Abu An Nadir‏ .5997 
telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah yaitu Ibnu Dinar dari Ayahnya‏ 
dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda:‏ 
"Sungguh seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang diridlai Allah, suatu‏ 
kalimat yang ia tidak mempedulikannya, namun dengannya Allah mengangkatnya beberapa‏ 
derajat. Dan sungguh, seorang hamba akan mengucapkan sebuah kalimat yang dibenci oleh‏ 
Allah, suatu kalimat yang ia tidak meperdulikannya, namun dengannya Allah‏ 

melemparkannya ke dalam neraka." 


Bab: Menangis karena takut kepada Allah 


IM 


IERA W PUN NASA GANG Las AG 200 


P 


N 


wW 


Ia 07 55 pidjagi ZA SA اي نأي‎ 
Ker 


5998. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Yahya dari 'Ubaidullah dia berkata; telah menceritakan kepadaku Khubaib bin 
Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam beliau bersabda: "Tujuh golongan yang akan dinaungi Allah (salah satunya) 
adalah seseorang yang berdzikir kepada Allah hingga meneteskan air matanya." 


Bab: Takut kepada Allah 


LAH‏ عله 


EN صل‎ gê NGA يو عَنْمَنْصُورِعَنْرِبعِيَ عن‎ AS khai 3 AN Vera rena > 


3< A Hr 


33533 PAK ga Aris Ke NU MR 


7 gk 7 4 4% AJ sc 0 PAP RA A e . P 2. ٠» ر‎ 
KAGAN) صَنَعَْتَقَالَمَاحمَلَنِي‎ PAMEN AA BEA JAS يوم صابن‎ PAI 


A) فغقَرَ‎ 
5999. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Rib'i dari Hudzaifah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Sebelum kalian ada seseorang yang berburuk sangka dengan amalannya, lalu dia 
berkata kepada keluarganya: 'Apabila aku mati, ambillah jasadku, lalu sebarkan (abu) ku di 
laut pada saat hari sangat panas. Saat ia mati keluarganya melaksanakan pesan itu. Lalu 
Allah menyatukannya dan berfirman padanya: Apa yang membuatmu melakukan hal itu? 
Orang itu menjawab: Aku tidak melakukan hal itu kecuali karena takut kepada-Mu. Maka 
Allah mengampuninya." 


r 


PA PA EN PAPAN NYA‏ سيمت ا ي AS‏ سَعِيدِالَخُدْرِيَ 


MAN LS SIS كيهو سم گر رَجُلَافِيمَنَ‎ Ajeng BEN رضي‎ 
Ke sabak SITE NG AAN sah E 4 


P 


51127 1 Sl 


La al Bu BEAG َب قائظر و‎ AN TEA) PA AS 
85 دَلِكَوَ‎ Kis pe Se fana So يأو قال قاسهکو‎ EA NA 
و‎ BK عم‎ NANG 1 7 ع‎ AGEs IMN) A 
ag ANG A HAN ATANGI NGA NAN ABE MIS فَفَعَلو‎ 


س ر - 


AG SES SAT REBUS BLK SISA ke 53 EYE‏ اوا 
Aya NN aa N‏ 
Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Mu'tamir‏ .6000 
saya mendengar Ayahku telah menceritakan kepada kami Qatadah dari 'Uqbah bin Abdul‏ 
Ghafir dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau‏ 
menceritakan seseorang di zaman dahulu atau orang sebelum kalian, Allah mengaruniai‏ 
kepadanya harta dan anak -maksudnya Allah memberinya-. Menjelang wafat, ia berkata‏ 
kepada anak-anaknya; "Hai anak-anakku, bagaimana keadaanku selaku ayah bagi kalian?‏ 
Anak-anaknya menjawab; 'Engkau adalah sebaik-baik ayah.' Beliau melanjutkan; 'Orang tadi‏ 
merasa dirinya bukan orang baik di sisi Allah (orang shalih), -Qatadah menafsirkan; 'Bahwa‏ 
dia menyangka belum memiliki amalan- hingga dirinya berprasangka jika Allah menakdirkan,‏ 
pasti Dia menyiksanya. (Kata orang tadi); 'Lihatlah, kalau aku mati, maka bakarlah aku, jika‏ 
diriku telah menjadi arang, tumbuklah aku -atau berkata- haluskanlah aku. Jika angin‏ 
berhembus kencang, maka taburkanlah abuku dalam angin itu.' Maka sang ayah mengambil‏ 


EEE خت عة س‎ CARE PEKAN AS 


janji teguh anak-anaknya, akhirnya mereka melakukan yang diwasiatkan oleh ayahnya, lalu 
Allah berfirman: 'Jadilah engkau) ' tiba-tiba orang itu berdiri tegap. Allah bertanya: "(Hai 
hamba-Ku, apa yang mendorongmu berbuat seperti itu? Hamba itu menjawab: 'Karena aku 
merasa takut terhadap-Mu.' Dan segala perbuatan yang membinasakan dirinya Allah 
merahmatinya (karena rasa takutnya kepada Allah).' Lalu aku ceritakan kepada Abu Utsman 
dia berkata: saya mendengar Salman namun dia sedikit menambahkan: 'Lalu taburkanlah 
(abuku) di lautan atau sebagaimana yang ia ceritakan.' Mu'adz mengatakan: telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah saya mendengar 'Ugbah saya mendengar 
Abu Sa'id Al khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Menyudahi kemaksiatan 


PA - - 2 3 A 9 ر ر‎ 

STA PAP AAN FA Sean‏ يض 

LA IS JAS Ket AN ار بَعَدََى‎ AGAN وام ر‎ PE US 
3 


ASI; a Mad ma ENE a SU a 
PA Ka A 


6001. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ala telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Buraid dari Abu Musa 
mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaanku dan 
perumpamaan risalah yang kubawa bagaikan seseorang yang mendatangi suatu kaum, 
lantas orang itu memberi peringatan: 'Awas, awas, telah kulihat sebuah pasukan dengan 
kedua mataku, dan aku adalah pemberi peringatan orang yang telanjang, selamatkanlah 
kalian-selamatkanlah kalian, ' sebagian diantara kalian menaatinya dan cepat-cepat 
meneruskan perjalanannya sehingga selamat, sebaliknya sebagian kalian mendustakannya 
sehingga pasukan menyerangnya secara mendadak di pagi buta dan menyandera mereka." 


II BA Si Bp 336 D AS ERA gt A ba MS 
Bn EN Jia سم ول مامتو‎ ALAN SA ANA رضي‎ 


< a11 


ك 32 MP apa Mapan‏ فال 


6002. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah memberitakan kepada kami 
Syu'aib telah memberitakan kepada kami Abu Az Zanad dari Abdurrahman bahwasanya ia 
menceritakan kepadanya, ia mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan diriku dan perumpaman 
manusia yang kuda'wahi adalah bagaikan seseorang yang menyalakan api (lampu), dikala api 
itu menyinari sekelilingnya, menjadikan serangga-serangga dan hewan menuju api itu, 
kemudian orang tersebut menarik serangga-serangga tetapi mereka menuju kepadanya dan 
terjerumuskan dalam api, maka akulah yang menarik ikat pinggang kalian dari api, ketika 
mereka terjerumus didalamnya." 


Mata 227274 Loc A 2 Pd 3G رت‎ 
KAN GELANG As SPEAKER Pee نے دار گر‎ gi 

0 و اسم و و سس ZAN‏ د دحج در داس 136 A?‏ 

عد وين لسريو ود sa‏ الوا ل حو ين SE‏ 

6003. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakaria 

dari Amir mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Amru mengatakan, Rasulullah 


shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Muslim yang sempurna adalah yang muslim lainnya 
selamat dari gangguan lidah dan tangannya." 


Bab: Sabda nabi Shallallahu'alaihiwasallam "Kalaulah kalian tahu yang kutahu." 


NGE L‏ در 2E asana‏ ر SANE.‏ 7 2 9 2144 ورج 
Sa‏ يَحَيَى بن ب NAN MHI A Peh Pa Se A‏ 


3G Z A و‎ A 


NG À iius ais fela Pat عله‎ 2 AA 233 يو ذكالَ‎ ah NG 


Z 
ig NGA AL 
gu SNI 


6004. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab, bahwasnya Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu menuturkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalaulah 
kalian tahu yang kutahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis." 


4 


-A TN NE NA AK 0. la 2 k وو نن حر اا و‎ 


NE BA pu a‏ یک کن“ 
Pe ASI AS > a‏ 


6005. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Musa bin Anas dari Anas radliallahu 'anhu menuturkan, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Kalaulah kalian tahu yang kutahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan 
banyak menangis." 


Bab: Nerakja dikelilingi dengan nafsu 


PE NGANG A AJE AE E‏ 3853 ول اشغ الله 


5 SE ِالشَّهَوَاتِوَحُجِبَتَ‎ SU Ea Soon Nala sa z 


6006. Telah menceritakan kepada kami Ismail mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, bahwasanya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Neraka dikelilingi dengan syahwat (hal-hal 
yang menyenangkan nafsu), sedang surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi (nafsu)." 


Bab: Surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya 


-A‏ و ا جور 


É مو سى بَوُمَسْعُودِحَدَتْنَاسْفْيَاُعَنَمَنْصُورِوَالْأَعْمَضِعَنَأنِوَابِلِعَنَعَبدِللَوَرَضِيَ‎ PS 
BE JI JASA Pena FE GET Jo NGNE 1 


6007. Telah menceritakan kepadaku Musa bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Manshur dan Al A'masy dari Abu Wail dari Abdullah radliallahu 'anhu 
menuturkan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Surga lebih dekat kepada salah 
seorang dari kalian daripada tali sandalnya, neraka juga seperti itu." 


A 


ANI SAS‏ حَدَكْتَاغْئَدَرٌ NE mt NAN ES‏ سَلْمَدَعَنَأَبي 
ZA‏ عله م 2 A OG A ea 0 0 Ta‏ 
ss bana 50 Na an‏ قال الشاعرٌ ألا كل HEW eé‏ 


6008. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Almutsanna telah menceritakan 
kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik bin Umair 
dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "bait 
syair yang paling benar adalah ucapan sang penyair, 'Ketahuilah bahwa selain Allah adalah 
bathil.'" 


Bab: Lihatlah orang yang dibawahnya, dan jangan melihat yang diatasnya 


215 G - < 562 - A -ô ر‎ aA 22 ر ر‎ 
لالصلا‎ ARP الا عن العم نا ي‎ a SAS JELAS 
2 Ga nan efe 52 KA an ر و ال‎ LAA 2 21 
Ka ja saba) ana SIN REI 3d AS AN قَالَإِذَامَظرَ‎ Ala ga 


6009. Telah menceritakan kepada kami Ismail mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang diantara kalian melihat orang yang dilebihkan 
harta dan fisiknya, maka hendaknya dia melihat orang yang ada dibawahnya." 


Bab: Siapa berniyat kebaikan atau kejahatan 


2 2 ر‎ karkin z 22 0 - SAS رو م ر ر و 5 ر هيم‎ A 
ba Si pl Lang حَذَتْتَاعَبَّدَالوَارِيْحَدَتْتَاجَعُد بن‎ pa حَدَدْمَا‎ 


£ 3 
عَلَيْهِوَسَلَم فِيمَايَرَويعَنَرَيَهِعَرَوَجَلَكَالَكَا‎ AN aa MP اباس رض‎ 
KIAN 0 ae f Paa A Aa 


5 Pe Fa Sea PKN کتبا اله‎ USA gabah 


Z a 


gi 4 


Kas SN USA AU ASEAN NAN Gg Berasa 4 


23-13 


6010. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
warits telah menceritakan kepada kami ja'd bin Dinar Abu Utsman telah menceritakan 
kepada kami Abu Raja' Al 'Utharidi dari Ibnu Abbas radhilayyahu'anhuma, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari rabbnya (hadis gudsi) Azza wa jalla 
berfirman, yang beliau sabdakan: "Allah menulis kebaikan dan kejahatan, " selanjutnya 
beliau jelaskan: "siapa yang berniat kebaikan lantas tidak jadi ia amalkan, Allah mencatat 
satu kebaikan disisi-Nya secara sempurna, dan jika ia berniat lantas ia amalkan, Allah 
mencatatnya sepuluh kebaikan, bahkan hingga dilipatgandakan tujuh ratus kali, bahkan 
lipatganda yang tidak terbatas, sebaliknya barangsiapa yang berniat melakukan kejahatan 
kemudian tidak jadi ia amalkan, Allah menulis satu kebaikan disisi-Nya secara sempurna, dan 
jika ia berniat kejahatan dan jadi ia lakukan, Allah menulisnya sebagai satu kejahatan saja." 


Bab: Dosa-dosa kecil yang harus diwaspadai 


2 


DR AA A AKA? LG 4 KA و ر‎ Mg 2 K3, 4 ر‎ 
PA ph NI EEI حَدَثْمَاأبَوَالوَِيدِحَدَتْمَامَهُدِيعَنَغَيَلانَعَنَأَفين رَضِي‎ 


1 


GANG A 04 0 Kepa مه 4 د‎ [2 -2 as, PA 3 A 5 
FATE sadiya ka PARA IS paidi pa LSI 
6011. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Mahdi 
dari Ghailan dari Anas radhilayyahu'anhu mengatakan; "Sungguh kalian mengerjakan 
beberapa amalan yang menurut kalian lebih remeh temeh daripada seutas rambut, padahal 


kami dahulu semasa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menganggapnya diantara dosa-dosa 
besar." Kata Abdurrahman dengan redaksi: 'Diantara dosa yang membinasakan.' 


Bab: Amalan diakhiri dengan penutupan, dan hal-hal yang harus diwaspadai 


- pa LA 7 » 27 9 re 
2, ى و 7 | هم‎ A AS S2 MGL DARA AE A 2 A, < عرد همان‎ PA KO 
- „37? 00 NG ر‎ ra و‎ sa ning او ا و ر‎ AM 2 
PA Z 


Ld و و4 < و‎ MUNG Ld Ka 2 S و عو‎ a A A A Ana رر وو‎ 
dd جل فلم‎ sanan) A JUN JT إلى ر جل م‎ gas حب أن‎ yA NGGE 
pa 2 


7 7 
Z Pa 7 و 4 و سم‎ - Boe Pd Z 4 
را ما هم‎ bo 2 NA A227877 2AL A AAEE IBI SA A CEA AKE 
A 
DAR AE بذج اة سَيّفْهِفْوَ ضع بین نْديَيّه فتَحَامّل‎ an > Ph, 
A A A Ar A 2 A A 
ga 


“36 Z? A P . A Zo رو‎ F SABAN a CUM ع عر‎ 
BASE BAN YA IKEA AK NUN ds ANE Je LAN aga ن‎ 
pd 7 


57 ور ر‎ A Z Kn Z A Pa < 

kan P0 JANG gadi Jala 30 ÉN JEN KE GANG Gad IS 3 EN JS 
6012. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyats Al Hani Al Himsh telah menceritakan 
kepada kami Abu Ghassan mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal 
bin Sa'd As Sa'idi mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengarahkan pandangannya 
kepada seseorang yang memerangi kaum musyrikin dan ia merupakan salah seorang prajurit 
muslimin yang gagah berani, namun anehnya beliau malah berujar: "Siapa yang ingin melihat 


seorang penduduk neraka, silahkan lihat orang ini." Kontan seseorang menguntitnya, dan 
terus ia kuntit hingga prajurit tadi terluka dan ingin disegerakan kematiannya. Serta merta ia 


ambil ujung pedangnya dan ia letakkan di dadanya, lantas ia hunjamkan hingga menembus 
diantara kedua lengannya. Selanjutnya Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sungguh 
ada seorang hamba yang menurut pandangan orang banyak mengamalkan amalan penghuni 
surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka, sebaliknya ada seorang hamba yang 
menurut pandangan orang melakukan amalan-amalan penduduk neraka, namun berakhir 
dengan menjadi penghuni surga, sungguh amalan itu dihitung dengan penutupannya." 


Bab: Mengisolir diri, istirahat dari kawan-kawan jahat 


PA 
£ Er وو‎ 


NAN ANA WA GAJAH بنيز‎ baé JG P کر کاش غ راه‎ TALI حَدَّكْمَاأبُو‎ 


KANG PARA NANG PAJA PE AAN Iya 


IE PENIS gen ET ka 54 اا‎ Je AA Kits TT 


E ر‎ + « 1-1-6 


LA‏ وشلا z: SE RE Pak Gas IA AN 2 wis‏ ا عب اله 
A‏ 


AA‏ َيّهوَسَلَم وَكَالَ نشو اس و 
Patner Neggik At Na as See‏ 


6013. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepadaku Atho' bin yazid, bahwasanya Abu 
Sa'id menceritakan kepadanya, dia menuturkan; ada yang bertanya; 'wahai Rasulullah, ' - 
sedang Muhammad bin Yusuf mengatakan; telah menceritakan kepada kami Al Auza'i telah 
menceritakan kepada kami Az Zuhri dari 'Atho' bin Yazid Al Laitsi dari Abu Sa'id Al Khudzri 
mengatakan-, seorang arab badui mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan 
bertanya; 'Wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik? ' Nabi menjawab: "Seseorang yang 
berjihad dengan nyawa dan hartanya, dan seseorang yang mengucilkan diri di sebuah 
puncak perbukitan untuk konsentrasi beribadah kepada tuhannya dan meninggalkan 
manusia dari kejahatannya." Hadist ini diperkuat oleh Az Zubaidi dan Sulaiman bin Katsir dan 
Nu'man dari Az Zuhri, dan mengatakan, Ma'mar dari Az Zuhri dari Atho' atau Ubaidullah dari 
Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Yunus, Ibnu Musafir, dan Yahya bin Sa'id 
mengatakan dari Ibnu Syihab dari Atho' dari beberapa sahabat Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


PER aane io IE aa ba‏ سَعِيدٍالَخُدْرِيَ أنه 
an‏ )2 سمت AE SAN LA A‏ وَسَلَّم يَقُو يول ياي ڪل الاس رمان حي < PN ALAN Ja ar‏ 
Pelung Pn‏ 


6014. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Al 
Majisyun dari Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah dari ayahnya dari Abu Sa'id Al Khudzri 
bahwasanya ia mendengarnya mengatakan, kudengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam 


bersabda: "Akan datang suatu Zaman bagi manusia, yang ketika itu sebaik-baik harta 
seorang muslim adalah kambing yang ia gembalakan di puncak-puncak gunung dan tempat- 
tempat turunnya hujan, ia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah (krisis agama)." 


Bab: Amanat diangkat 
Ara aa بنستانِحد حَدَكْمَافلَيَحُبْنُ‎ 221111 
NGGEN PSU ES La IL Je لاله‎ AN KESAN ni AA 
LL ata sad SANGE TERI Sa 


6015. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada 
kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin yasar 
dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang 
sahabat bertanya, 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab, "Jika urusan 
diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." 


2 


ر ىم وع rl?‏ ع بد ر 
A IWAN Dua‏ بن كدير أ خو اشقا AE NS‏ ڪن يدبن Was JG ang Sabab‏ 


SIGN GIS LIST URINE serba ka AA Jo NG سو‎ 
JANE aks شحنا‎ MA AN A IE Hit 


BIL 


JAN FE ES PG ASI Aas اد‎ Irta Sa UN Jas Ka AN 
NG para PAS NAN دَحَرَجْتَدُعَلَ ر جلك فط‎ 5 ja 


Pa A 2 


A $ Kat 2 - xi - A Es w 8, 7 - 
laga BIL AKAN JA SUS د‎ Kaali Ya SERA gii 


A 


[A 


usl o POENAE‏ اهاي يسك ا يَعْتُلَيِنَ كَانَ 


SE SEN ME, ANE ane a 3 5 السلا مولن‎ GAS LA 


6016. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Zaid bin Wahab telah 
menceritakan kepada kami Khudzaifah mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dua kejadian, satunya betul-betul telah kulihat, dan 
satunya masih kutunggu-kutunggu, beliau menceritakan kepada kami: "Diawal mula amanat 
diturunkan dalam relung hati para hamba, kemudian mereka tahu alguran dan tahu sunnah, 
" Dan beliau menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanah, beliau bersabda: 
"seseorang tidur nyenyak dan amanat dicerabut dari hatinya sehingga bekasnya bagaikan 
bekas perjalanan, lantas ia tidur nyenyak dan amanat dicerabut kembali dan bekasnya 
bagaikan kutu di tangan, seperti bara api yang digelindingkan di kakimu sehingga nampak 
memar (beram-beram) dan kau lihat nampak memar (beram-beram) padahal sebenarnya 
tidak mengapa, kontan manusia berbondong-bondong berbaiat, dan nyaris tak seorangpun 


menunaikan amanat. Selanjutnya ada berita: 'Di Bani Fulan bin Fulan ada laki-laki 
terpercaya'. Dan di katakan kepada Laki-laki tadi: "Alangkah bijaknya dia, alangkah cerdasnya 
dia, alangkah pemberaninya dia, ' padahal sama sekali tak ada setitik iman pun dalam 
hatinya." Telah berlalu suatu masa bagiku yang aku tidak peduli siapa diantara kalian yang 
berbaiat, sebab jikalau ia muslim, kemuslimannya menuntunnya kepadaku, dan jikalau ia 
nashrani, pemungut pajaknya akan menuntunnya kepadaku, adapun hari ini, aku tidak 
membai'at selain si 'fulan' dan fulan." 


Pa و ملع ,577 > 5 42 2 و سم - 2 ومو 2م 2و > وك مر‎ -Ñ karki, 
رضي‎ E EA EAT EE ENT PE AERE 


A 


NGANG JAS MUI يفو‎ eka ad ISA يمت ر سول‎ JUAN 


6017. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah, bahwasanya 
Abdullah bin Umar radhilayyahu'anhuma menuturkan, aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Manusia itu bagaikan seratus unta, nyaris tak kau temukan 
satupun untuk dijadikan kendaraan." 


Bab: Riya' dan sum'ah 


Ge 


کاش ATA NY‏ م و ت و وس 200 ےو A ATA KA‏ 
ب 2 


A N 


Je ban FAT sala SEA LAN FR ilang 


- r 5 Pd A tg? 4 


AAN GAN يهو‎ LAN ko مته يقو لقال الدب‎ Ka BIS pala yA 
Sa AN وَمَنَيْرَابِي‎ 
6018. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan telah menceritakan kepadaku Salamah bin Kuhail. lewat jalur periwayatan lain, 
telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 
Salamah mengatakan: aku mendengar Jundab menuturkan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, -dan aku tak mendengar seorang pun (selainnya) mengatakan dengan redaksi 
'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, maka aku dekati dia, dan kudengar dia 
menuturkan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: - "Barangsiapa yang beramal karena 
sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah, sebaliknya barangsiapa yang beramal 
karena riya', Allah akan menjadikannya dikenal riya." 


Bab: Menyungguhi diri untuk taat kepada Allah 


ر و ور 


A2 730 |ااء > 222ا‎ 2 <“ batangan MS ngak Ae Rae SAS 
1 re 25 Ion AE a ang حد‎ 


9. 


... 


pra P3 AL A موق‎ A3 KG A A A, AA 22 ANG 
SBN BIL MAT VE 5 b a AE صل‎ AN ديف‎ GEN 
7 


ووم 


Lu Senang PAKA KA HA ر سَاعَة‎ Fan RAP PENA OA! 
PA PA ug ANA PN PA AAA PA ال ا‎ 
BE aak Eal NK JANG gabag hee a A و‎ 


2A 


dgan ise ليباوع لاقو‎ an JAMAK Kan 20 aa 
KAI JÊNG NG 


6019. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah telah menceritakan kepada kami Anas 
bin Malik dari Mu'adz bin Jabal radhilayyahu'anhu mengatakan, ketika aku dibonceng Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak ada penghalang antara diriku dan dia selain pelepah 
kayu yang diletakkan dipunggung unta, beliau berseru: "Hai Mu'adz!" 'Baik, dan aku penuhi 
panggilanmu Ya Rasulullah, ' Jawabku. Lantas beliau lanjutkan perjalanan beberapa saat dan 
berujar: "Hai Mu'adz!" 'Baik, dan aku penuhi panggilanmu hai Rasulullah, ' Jawabku. Beliau 
bertanya: "Apa hak Allah atas hamba-Nya?" Aku menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya yang lebih 
tahu'. Beliau bersabda: "Hak Allah atas hamba-Nya adalah agar mereka beribadah kepada- 
Nya semurni-murninya, dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun." Kemudian 
beliau meneruskan perjalanan dan berseru: "hai Mu'adz, ' 'Baik, dan aku penuhi 
panggilanmu hai Rasulullah, ' Jawabku. Tanya beliau: "Apa hak hamba atas Allah?" Kujawab: 
'Allah dan rasul-Nya lah yang lebih tahu'. Beliau menjelaskan: "Hak hamba atas Allah adalah 
agar Dia tidak menyiksa mereka." 


Bab: Tawadhu' 


PA 


: KEN Je gi NG DN 3 PENS ARA ANE Mi 


A zy 


VRAE Aé عن جي‎ KIE PN SENAI Sia ا‎ 


Pd 


AN P NE و‎ E ا‎ AN E 2 NS 
ERPE : BA GA ALA اقتا‎ JG TAEA LAN EU AA 
KE Ke NA 


6020. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radhilayyahu'anhu, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mempunyai seekor unta. menurut jalur lain dia menuturkan: dan 
telah menceritakan kepadaku Muhammad telah mengabarkan kepada kami Al Fazari dan 
Abu Khalid Al Ahmar dari Humaid ath Thawil dari Anas mengatakan, Rasulullah 
shallallahu'alaihiwasallam mempunyai unta yang diberi nama 'Adhba'. Unta itu tak pernah 
terkalahkan (jika pacuan). Selanjutnya ada seorang arab badui diatas unta mudanya dan 
berhasil mengalahkan unta itu. Hal ini menjadikan kaum muslimin merasa terpukul dan 
mereka berujar, "Hah, Unta 'Adhba' terlampaui, unta 'Adhba' menjadi terlampaui." Kontan 


Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "merupakan hak bagi Allah tidak 
meninggikan sesuatu, melainkan kemudian hari musti merendahkannya." 


á BA 35 Sa PAS 535 we LANG NENG‏ يكبن 


A 


2 1 سل‎ AN م أ السام‎ aA Na ف‎ <f 2% 57 
ASEAN IE Je ANG رشو‎ NGNE Gi يهر‎ ea 


- 
رر و سم KANG‏ 


NAU gak LI ا‎ AAK 
A PA Z - - 

E E Oma a JA LI aE 

Sothy i5‏ رای ا تاس آي ai‏ انتما وي وَمَا 


PA 5 


2 
708 7A Bi Z وا‎ 4 24 2.5 2 Y AA AH Ro L aia 
أ ره‎ Boh Peni 


6021. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Utsman bin Karamah telah 
menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad Telah menceritakan kepada kami Sulaiman 
bin Bilal telah menceritakan kepadaku Syarik bin Abdullah bin Abi Namir dari 'Atho' dari Abu 
Hurairah menuturkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman; 
Siapa yang memusuhi wali-KU, maka Aku umumkan perang kepadanya, dan hamba-Ku tidak 
bisa mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada yang telah 
Aku wajibkan, jika hamba-Ku terus menerus mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan 
sunnah, maka Aku mencintai dia, jika Aku sudah mencintainya, maka Akulah 
pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk 
memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya 
untuk berjalan, jikalau ia meminta-Ku, pasti Kuberi, dan jika meminta perlindungan kepada- 
KU, pasti Ku-lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang Aku menjadi 
pelakunya sendiri sebagaimana keragu-raguan-Ku untuk mencabut nyawa seorang mukmin 
yang ia (khawatir) terhadap kematian itu, dan Aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan 
sakitnya." 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam "Aku dibangkitkan dan jarak kiamat 
sedemikian" 


A 


SIA Jo NI sen 5 NI Hen PIA Pesing ag Ana AA 
asa د شم بِإِصْبَعَيّه‎ SALAM Jie ala 7 


6022. Telah menceritakan kepada kami Said bin Abi maryam telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan telah menceritakan kepada kami Abu Hazim dari Sahal mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus sedang jarak antara aku dan 
kiamat seperti ini, " sambil beliau mendemontrasikan dengan kedua jarinya, yang beliau 
julurkan. 


2 


a‏ الجُعَفِيُ BE AAA PRESS‏ ي اليا ج 
NIA ale‏ كيهو سم قال TUBAN PE ha‏ 


6023. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad Alju'fi telah menceritakan 
kepada kami Wahb bin Jarir telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dan Abu 
Thayyah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dan jarak 
antara aku dan kiamat bagai dua ini." 


NA BAE bat 


d A 
NG AH Na AA 2 


fys La, na - AN - م 22 . 5 ,- و‎ ap 
Dn P A خبرنا‎ SS 
< Pa A PEKA 7 2 25 عله‎ P 


6024. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Abu Bakar dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Aku diutus dan jarak antara aku dan kiamat bagai dua ini, " maksud 
beliau kedua jarinya. Hadits ini diperkuat oleh Israil dari Abu Hashin. 


ba fa A ae Is‏ خاش اا بو الرّتَادِعَنَعَبَدٍ يدالو معنا ي هْرَيرََرَضِي الله 
نهاو وقول مضل غ SA SN aa e‏ 
JAN JA ANG‏ ككل مت EN NA NAN‏ یأر IE‏ 
AR SA SL BEI AAS GA RI, ela‏ يانه 
وَلَكَقُومَنَالسَّاعَةُوَقَدَائْصَمَ فال Dn GALANG bya gd paka EA‏ يلط كو 
TG‏ فيه و aki Yaa YR SANG 538 ASN Da‏ 


6025. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Abdurrahman dari Abu Hurairah 
radhilayyahu'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hari 
kiamat tak akan terjadi hingga matahari terbit dari bagian barat, jika telah terbit, semua 
manusia beriman, namun ketika itu (seperti kutipan firman Allah) 'Sudah tak lagi bermanfaat 
bagi seseorang keimanannya yang sebelumnya tidak beriman atau melakukan kebajikan 
dengan keimanannya', (OS. Al an'am 165) dan hari kiamat terjadi ketika dua orang telah 
menyerahkan pakaiannya sehingga keduanya tidak lagi melakukan jual beli dan melipatnya, 
dan hari kiamat terjadi ketika seseorang telah mengambil susu perahannya dan ia tak jadi 
menyantapnya, dan hari kiamat terjadi ketika seseorang menuju telaganya dan ia tidak jadi 
meminumnya, dan hari kiamat terjadi ketika seseorang diantara kalian telah mengangkat 
suapannya ke mulutnya dan ia tidak jadi menyantapnya." 


Bab: Siapa yang menyukai perjumpaan Allah, Allah menyukai perjumpaan kepada- 
Nya 


ر ر .5 ر 0 ر لاي سإ يس ا رر ZAH D KE‏ 
TT‏ 


PERAS RAYA SAE من گر‎ KANG ANI AAA 


A 


wA A - 


Berry sa ISS JR KA ae 


MA 2 


SI ak Sea 17 AA aah BU akan شر بعَداب الو عقو‎ 


PAES LAH 


Ka 95015‏ 9 1,2 شعبَةوَ قال سعيد II‏ 


6026. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Hammam 
telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas dari Ubadah bin Shamit dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Barangsiapa Mencintai perjumpaan dengan Allah, 
Allah juga mencintai perjumpaan dengannya, sebaliknya barangsiapa membenci perjumpaan 
dengan Allah, Allah juga membenci perjumpaan dengannya." Kontan 'Aisyah atau sebagian 
isteri beliau berkomentar 'kami juga cemas terhadap kematian! ' Nabi lantas bersabda: 
"Bukan begitu maksudnya, namun maksud yang benar, seorang mukmin jika kematian 
menjemputnya, ia diberi kabar gembira dengan keridhaan Allah dan karamah-Nya, sehingga 
tak ada sesuatu apapun yang lebih ia cintai daripada apa yang dihadapannya, sehingga ia 
mencintai berjumpa Allah, dan Allah pun mencintai berjumpa kepadanya. Sebaliknya orang 
kafir jika kematian menjemputnya, ia diberi kabar buruk dengan siksa Allah dan hukuman- 
Nya, sehingga tidak ada yang lebih ia cemaskan daripada apa yang di hadapannya, ia 
membenci berjumpa Allah, sehingga Allah pun membenci berjumpa dengannya." Abu Daud 
dan Amru meringkasnya dari Syu'bah dan Said mengatakan dari Qatadah dari Zurarah dari 
Sa'd dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


LA 
2 
255 


3G an Guo y Kp 
AE بي مُوسَى‎ PES PE BIAN 
KAWAN من کر لقاء الله کر‎ REA مَأ حب لاء الله‎ Ngka sa £ 


6027. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "barangsiapa yang mencintai berjumpa Allah, Allah mencintai 
berjumpa kepadanya, sebaliknya siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah pun 
membenci berjumpa dengannya. 


SARA biasa ga AON Gay BEE LANSIA T: BP 


PA Z 
m A 


A35 SNG kaa LA صل‎ AG S lal MJ a ف‎ ANG 


A 


# 9 


8 ار و 22 AA‏ 2 و tag‏ ر ? 7 44 WA a‏ لم كحو GAGAT SAN,‏ 
صلی الله عليه و Al‏ يقو ل و هو صَحِيحٌ JA‏ يقبّض Cab‏ قط حَتى يَرَى مَقَعَدَهُمِنَ RAN‏ فلما 
م Z 2% AG 4 A ne‏ 7 چ cd‏ 

BE RA AJANGE Gia aé E َر لبه ور أسەعلىفخذيىغشى‎ 


é ? ZA NG 2 و کے‎ UAIR a? يم ع ريك‎ 57 
16 TEE NE BLS MENTAL ES EN 
.. pa 


ad 
- - - 


JANG NANA par PAEAN ne LANG. AG 


6028. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab telah memberitakan kepadaku Sa'id bin Musayyab dan 
'Urwah bin Zubair di kalangan pemuka ahlul 'ilmi, bahwasanya 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mengatakan 'Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam pernah bersabda ketika 
beliau sehat: "Tak seorang Nabi pun diwafatkan selain diperlihatkan tempat tinggalnya di 
surga, kemudian ia disuruh memilih (untuk tetap hidup di dunia atau wafat)." Tatkala beliau 
sakit dan kepalanya berada di pahaku, beliau pingsan beberapa saat, kemudian sadar dan 
membelalakkan pandangannya keatap, kemudian berujar: "Ya Allah, pertemukanlah aku 
dengan kekasih yang tertinggi." Aku berkata dalam hati: Ini berarti beliau tidak lagi memilih 
untuk tetap bersama kami, dan Aisyah paham bahwa itu adalah ucapan yang beliau 
perdengarkan kepada kami. Lanjut Aisyah, itulah akhir ucapan yang Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam katakan, yaitu; "Ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku yang tertinggi." 


Bab: Sekarat kematian 


- - A PA 4 
SANI? TA كيب ر م يرو م م ورو‎ Ass SASAR KÍ, 


LA AA 
g 216 


AA 4 7 NE ر2‎ DaRi PEK Pan DA ENG Pi و و کک عر رو‎ 
ANI ya SEL SES عَايِشْةرَضِي الله عنما‎ Oa يشة أخبر‎ MEI ABS وذ‎ FANS 
r و‎ 
AN 2721. و ور و‎ Aaa و ر‎ AKE PA MN PA ر‎ te NA 
A AA JI Jawi yas LAN AAS 51555 SAJA NS a ANA Je 
A 


RAK‏ ر و ار و A h Kanan ANA‏ توك An OA‏ .كح واس ان 


£7 م‎ 111 Aga م‎ - kaz PN CA 2 2 
كُوَةْمِنَ الأكم‎ NG AKAN Bl PTE IA ja SS EN 


6029. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Ubaid bin maimun, telah menceritakan 
kepada kami Isa bin Yunus dari Umar bin Sa'id mengatakan, telah meberitakan kepadaku 
Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Amru bin Dzakwan pembantu 'Aisyah memberitakan 
kepadanya bahwa 'Aisyah rradliyallahu'anha mengatakan: Di depan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam ada kantong kulit atau bejana berisi air -Umar ragu kepastiannya-- 
, lantas beliau masukkan kedua tangannya dalam air dan beliau usap wajahnya dengan 
keduanya dan beliau ucapkan: "Laa-ilaaha-illallah, sungguh kematian diriingi sekarat, 
sungguh kematian diriingi sekarat, " kemudian beliau julurkan tangannya dan berseru: "Ya 
Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku yang tertinggi, " hingga akhirnya beliau wafat 
dan tangannya dalam keadaan miring. Abu Ubaidullah mengatakan dengan redaksi 'bejana 
kayu dan kantung air dari kulit." 


ور 


ANG 20 8. E 202 و‎ r a 7 2 ےو‎ 2. 
MEA AN AI صَدَقَأَخْرَمَاعَبَدَمُعَنَهَِاِمعَنَأبِيدِعَنْعَابِمَدَكَالَتَ‎ SAS 


LA 


0 راوس 2 ZAH‏ 4 < 72 5 و paire‏ م و A 2 2 4 P 2 x A‏ 
Sa BSA St‏ مکی السَّاعَهُفَكانَ يده Von An) ESA, LAI‏ 
ير SAN‏ ئو م ع يڪم مَاعئڪم اله شام يني HA‏ 


6030. Telah menceritakan kepadaku Shadaqah, telah memberitakan kepada kami 'Abdah 
dari Hisyam dari Ayahnya dari 'Aisyah mengatakan, ada beberapa laki-laki arab badui yang 
keras perangainya mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mereka bertanya kepada 
beliau kapan kematian terjadi? Kontan beliau melihat yang paling muda diantara mereka 
sembari mengatakan: "Jika anak ini hidup, niscaya belum ia lanjut usia, hingga telah kalian 
temui kematian kalian." 


ENG a Sah? SA محمد مُحَمَّدِبْنِعَمْ‎ SA AJE ne ia حد‎ 


NG فة‎ Eaa عله‎ KEDAH Ane LE AI ANG EN EN PUNK GLEN gg 
A 6 


bya bala Eka NASA Gta KAN GANG PE يځ وم ةا مئه الوا‎ JL 


BAN ENI Galak pen KAS ANGIN AN aab papua KS 
SAN 


6031. Telah menceritakan kepada kami Ismail mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Muhammad bin Amru bin Halhalah dari Ma'bad bin Ka'b bin malik dari Abu 
Qatadah bin Rib'i Al  Anshari, ia menceritakan bahwasanya Rasulullah 
shallallahu'alaihiwasallam pernah dilewati jenazah, kemudian beliau bersabda: "Telah tiba 
gilirannya seorang mendapat kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman". Para sahabat 
bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa maksud anda ada orang mendapat kenyamanan atau yang 
lain menjadi nyaman? ' Jawab Nabi: "seorang hamba yang mukmin akan memperoleh 
kenyamanan dari kelelahan dunia dan kesulitan-kesulitannya menuju rahmat Allah, 
sebaliknya hamba yang jahat, manusia, negara, pepohonan atau hewan menjadi nyaman 
karena kematiannya." 


MS SA رَبَهِبْنِسَعِي د عَنْمُحَمَدِبُنعَمْر و‎ KE يَحَيّى عن‎ 53 LAN ANA (ERA Na 


HE SN EA قال مت تر يوم ةا ع‎ aya صل اله‎ Aula 


6032. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Abdurabbih bin Sa'id dari Muhammad bin Amru bin Halhalah, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Ka'b dari Abu Oatadah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "telah 
tiba giliran seseorang memperoleh kenyamanan atau yang lain menjadi nyaman. Seorang 
mukmin, dialah yang memperoleh kenyamanan itu." 


A An ر ر و ر ص 2 27 و رو م ار عكر ور‎ PA ولاو ر ر‎ a 
سو و و‎ “EN ا‎ (AI 
Pan 44 


Aa AURA AA ی‎ Mr MEN سام تم‎ EA شولا له صل‎ 
ا‎ Lan Per 


6033. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Bakar bin Amru bin Hazm ia mendengar 
Anas bin Malik menuturkan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Mayyit diiringi 
tiga hal, yang dua akan kembali sedang yang satu terus menyertainya, ia diiringi oleh 
keluarganya, hartanya dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali, sedang amalnya 
akan terus tetap bersamanya." 


SEA nn AEN AN NA Aja 


V 


“G اس ے‎ 2 3 211 2 222a 24 7 e راج‎ NATA 
AN Cal ENG É at 56 EA na E عض‎ SN امات‎ a 2 سُو ل الله‎ 
AZ- GL ENESA 
a Sai 


6034. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma mengatakan, 
Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika salah seorang diantara kalian 
meninggal, huniannya akan diperlihatkan baginya diwaktu pagi dan sore, entah neraka 
ataukah surga, lantas dikatakan kepadanya 'Ini hunianmu' yang demikian terus berlaku 
hingga kiamat tiba." 


KEN Jo ÉNEK aa MI RENA SAS 


LAU SIAGA AN وسم لا دبوا‎ 


6035. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ja'd telah mengabarkan kepada kami Syu'bah 
dari Al A'masy dari Mujahid dari 'Aisyah mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah kalian mencaci orang yang telah mati, sebab mereka telah menghadapi 
apa yang mereka lakukan." 


Bab: Tiupan sangka-kala 


9 رمه 


BEA NE MEN EA Sa عَبَدَالعَرِيزِ‎ gbi 
ALA جل م‎ SE ELISA ME efie PA MEP 


Fs اليا‎ bé مُحَمَّدَاعَلَ الْعَالَمينَقَقَالَ الْيئو‎ a KAA : IS Sala) A NIS, Pe anta s8 


29 AL A 


مو سى GE‏ الْعَالَمِينَكَالَقَعَضِبَ MAAN‏ عند eka NG‏ و AN IS” AINI‏ رسو ل اله 


Tas GILA سول اله صل‎ SÍ pái PAK Pa A Peng ratan KA Jo 
Aq” 4 2 2 ALA A e و اا را ا و‎ Ao, ANGI 2 l2 وم مو‎ 
selo يُفِيقَ فإذا مو سی بَاطِش‎ HAJI 5 يَصَعَفُونَيَوَمَالْقِيَامَةفأ‎ PUJI تحير وني على مو سى‎ 


- 
ر صر 


NS SIN JAYA‏ كَانَّمُوسَى SS Gae rat‏ أو EN yan 3S‏ الله 
Telah menceritakan kepadaku Abdul 'Aziz bin Abdullah mengatakan, telah‏ .6036 
menceritakan kepadaku Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin‏ 
Abdurrahman dan Abdurrahman Al A'raj, keduanya menceritakan kepadanya, bahwa Abu‏ 
Hurairah mengatakan: ada dua orang laki-laki saling mencaci, yang pertama muslim dan‏ 
yang kedua yahudi, si muslim mengatakan: 'Demi Dzat yang telah memilih Muhammad‏ 
diatas seluruh manusia.' Si yahudi tak mau kalah mengatakan, 'Demi Dzat yang memilih‏ 
Musa diatas seluruh manusia." Kata Abu Hurairah, si muslim kontan murka seketika itu dan‏ 
menampar si yahudi. Si yahudi kontan mengadukan kasusnya kepada Rasulullah‏ 
shallallahu'alaihiwasallam, dan memberitahukan seluruh kasusnya bersama si muslim.‏ 
Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam lalu bersabda: "Jangan kalian memilih aku diatas Musa,‏ 
sebab manusia pada hari kiamat nanti akan pingsan, dan akulah yang pertama-tama siuman,‏ 
tak tahunya Musa juga telah siuman namun masih lemah disamping arsy, sehingga aku tak‏ 
tahu apakah Musa diantara yang pingsan lalu siuman sebelumku, ataukah diantara yang‏ 
Allah kecualikan (tidak pingsan)."‏ 


47 ا‎ OW AMT > ر وء‎ hs ل‎ pa ابل ور ر ا‎ SE huriy 
“No NG TB hoii PEN ES EAE ad تتا بُو‎ 


7 Feyz 2 8 بن‎ Ae ا‎ A IK A AA g A 
Pa £ PL na” 5 دس‎ Aula م‎ GEA a LAMI ا3‎ NA 
كانَ‎ AAS کو ناو مَنّقامفإذاموسى ا خذبالعرّش‎ BG yna عَلِيَهِوَسَلمَ يَصَعَقَ الناس جين‎ 


0 ra ر‎ < 
s4 2 21272% Air AN A م‎ AL 227 a 
A 


6037. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, telah memberitakan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dihari kiamat 
Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya seraya mengatakan; 
'Akulah Sang Raja, mana yang mendakwakan diri raja-raja bumi?" 


Bab: Allah menggenggam bumi pada hari kiamat 


A 
A 0 4 


A PA 
5 > GAWA 5A P ap 3 ? 4 27 A? LAAR ص ماس‎ eat | ر واي دو و‎ 
2 l2 Z 4 
PR 22 7, Rias 2 ا‎ AL STB NG A ور‎ 3G 2 Kg A 
و يَطوي السَمَاء‎ o5 WAN قال بض‎ aLa aE صل اله‎ iga NGE AE هرَيرَةَرَضِيَ الله‎ 
Pa 


PA 
sA 


A A FA 2 A A‏ م22 
PINI PA LANG) gas Fasa‏ 


i 


0 
.. 
Da 


6038. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah menceritakan 
kepadaku Said bin Al Musayyab dari Abu Hurairah radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan 
tangan kanan-Nya seraya mengatakan; 'Akulah Sang Raja, mana yang mendakwakan diri 
raja-raja bumi?" 


algin a ÊNGGEN A GA PA Na‏ عَنْعَطاء ني 
Sea PI 2 Seda sap : BA Ie NI AAA‏ 
UE Es‏ خد کم برهف PEN‏ د Iis siga Jan LAN JAN‏ 
III yT‏ 


Pam : Na : الع‎ A BUS ةو‎ 
2 Rt و‎ AA 222, 


A3 333 BISA G3 بالا مونو‎ RANG ISA iR Sa 


pa La 1 


PEA 


GA aa ma SA 
راپده دبد سبعون‎ 


6039. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Khalid dari Sa'id bin Abu Hilal dari Zaid bin Aslam dari 'Atho' bin yasar dari Abu 
Sa'id Al Khudzri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari kiamat bumi 
bagaikan sekeping roti, Allah Al Jabbar memutar-mutarnya dengan tangan-Nya sebagaimana 
salah seorang diantara kalian bisa memutar-mutar rotinya dalam perjalanan sebagai kabar 
gembira penghuni surga." Selanjutnya ada seorang yahudi dan berujar; 'Kiranya Allah 
Arrahman memberkatimu wahai Abul Qasim, maukah kamu kuberitahu kabar gembira 
penghuni surga dihari kiamat nanti? ' "baik" Jawab Nabi. Lanjut si yahudi: 'Bumi ketika itu 
bagaikan sekeping roti' sebagaimana disabdakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memandang kami dan tertawa hingga terlihat gigi serinya, 
kemudian Nabi berujar: "Maukah kamu kuberitahu lauk penghuni surga?" Lanjut beliau: 
"lauk mereka adalah sapi dan ikan paus." Mereka bertanya, 'Apa keistimewaan daging ini? ' 
Nabi menjawab: "sobekan hati ikan paus dan sapi itu, bisa disantap untuk tujuh puluh ribu 
orang." 


IE MELANIE بو‎ ea Mn Kesan Asa Sia 
ao AE بَيَضَاءَعَفْرَاءَ‎ 2 AA يو‎ A33 PAR aiei TN nara at 

- £ 1 » 2? A 7 00 - 
Asa ats iliii 
6040. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far berkata: telah menceritakan kepadaku Abu Hazim mengatakan, 
aku mendengar Sahal bin Sa'd mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


bersabda: "Pada hari kiamat manusia dikumpulkan diatas tanah putih cemerlang bagaikan 
roti yang bersih." Kata Sahal, disana tak ada satu tanda pun bagi seseorang. 


Bab: Bagaimana dikumpulkan 


GENG EEN ai BAN bê عن ابن طَاوْس عن پيد‎ E ركه‎ 
N 2 AA KAP “4 NS : 3 A 42 له م‎ 
ESE AEN sana اناس عَلَكَكَاثِ‎ A33 عَلَيَهوَسَلَمَكَالَ‎ 


و رار تم 


4 7 A 
Alas DAN 25 naa Jal ا‎ D 


ره داك Asako Arsa oda‏ ار 
حي ٿ باتو او تَصَبځمَعَھ حَيّٿ أصَبحو ae AN GYA‏ 
Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami‏ .6041 
Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Manusia dikumpulkan di hari kiamat dengan tiga‏ 
jalan, untuk manusia yang harap-harap cemas, dua jalan untuk mereka yang menunggang‏ 
unta, tiga jalan lagi untuk mereka yang menunggang unta, empat jalan lagi untuk mereka‏ 
yang menunggang unta, dan sepuluh jalan lagi untuk mereka yang menunggang unta,‏ 
sedang sisanya disatukan oleh neraka, neraka itu selalu menyertai mereka ketika mereka‏ 
tidur siang, tidur malam, berpagi hari, dan bersore hari."‏ 


lan 


23 SNI IE NASI NA SAN PA rate عبد الله بن مه‎ ANA 


PA - 


PERAN LN وَجهِدقَالَ‎ EL D po e 
ANG GN A EK يمشيّه‎ SI JAN BEAN Genit عَلَ‎ 


6042. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Yunus bin Muhammad Al Baghdadi telah menceritakan kepada kami Syaiban dari 
Oatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin malik radhilayyahu'anhu, ada seseorang 
berujar: 'hai Nabiyullah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan cara ditelungkupkan 
(dijungkirkan) diatas wajahnya? ' Nabi menjawab: "Bukankah Dzat yang menjadikannya bisa 
berjalan dengan kedua kakinya di dunia bisa menjadikannya berjalan diatas wajahnya pada 
hari kiamat?" 'Benar, demi kekuasaan Rabb kami, " Kata Qatadah mengiyakan. 


CNN AA JAH سيعت ابن عباس س‎ ana YES WAE Sa : 


Ka MEENET, LIS Ea e اله‎ IAI سم و‎ sala 


6043. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, Amru 
mengatakan; aku mendengar Sa'id bin Jubair, aku mendengar Ibnu 'Abbas, aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Kalian bertemu Allah dalam keadaan tidak 
beralas kaki, telanjang, berjalan, dan tidak dikhitan.' Kata Sufyan, hadits ini kami anggap Ibnu 
Abbas mendengarnya dari Nabi. 


CA رضي‎ RASA A SSS 


A 


NA PN P KA يطو عل‎ ala pala Mata AN TN 0 


6044. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radhilayyahu'anhuma, mengatakan: 
Aku mendengar Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam ketika beliau berorasi diatas minbar 
bersabda: "Kalian bertemu Allah dengan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan." 


4724 


sess Ó‏ غد Aan gh Kena EN NE kk ANN KA‏ عَنْ 


NANA Aa NGE bah Ta. و‎ ajaaa Jaa 
جال‎ KAA اهو‎ AA BSE AAN BA LIPIS 
معو‎ AL NAGI 31 is 


Ja MN BIN AINI siba io A SNG JEN Gg خذ‎ NIH 


A 


r 


NANG a) JEN GAN Hd gbi da شَهِيدَامَادُ‎ ES نوك تمع و‎ 


6045. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mughirah bin Nu'man dari Sa'id 
bin Jubair dari Ibnu'Abbas mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berdiri di 
tengah-tengah kami menyampaikan orasi, lantas bersabda: "Kalian dikumpulkan dengan 
keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan tidak dikhitan, sambil beliau mengutip firman Allah 
'Sebagaimana kami menciptakan awal mula, begitulah kami mengembalikannya' (OS. Anbiya' 
104). Manusia pertama-tama yang diberi pakaian adalah Ibrahim 'alaihissalam, dan ia 
didatangkan dengan beberapa orang umatku, lantas mereka diseret ke sebelah kiri, sehingga 
aku mengiba-iba: 'Ya rabbi, tolong sahabatku, tolong sahabatku' Namun Allah hanya 
menjawab, 'engkau tidak tahu, apa yang mereka perbuat setelahnya'. Maka hanya 
kuutarakan sebagaimana ucapan seorang hamba yang shalih (maksudnya ucapan 'isa), 'Dan 
aku menjadi saksi mereka ketika aku berada ditengah-tengah mereka' hingga ayat 
'sesungguhnya Engkau Maha Perkasa' (OS. Almaidah 118-119). Kata Ibnu 'Abbas, ada berita 
bahwa mereka murtad di kemudian hari. 


Sla AE ME NA JENIS بن حف‎ AS SAS 
وم‎ p و وو‎ <î L2 AK 
Kian الله‎ PEN AA d 
(AA توه‎ ANA ا‎ 7474. TA ANAA 
إلى‎ Arané 52 La GOL MANG ga بشةفقلت يار‎ E 


ra 


r Waa 


PANA ya NGE 


NA SEA PAI a 
6046. Telah menceritakan kepada kami Qais bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Khalid bin Al Kharits telah menceritakan kepada kami Khatim bin Abi Shaghirah dari Abdullah 
bin Abi Mulaikah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al Qasim bin Muhammad bin 
Abu Bakr bahwasanya 'Aisyah radhilayyahu'anhuma menuturkan, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Kalian dikumpulkan dengan keadaan tidak beralas kaki, 
telanjang, dan tidak beralas kaki." 'Aisyah menyela; 'Hai Rasulullah, laki-laki dan perempuan, 


satu sama lain bisa melihat auratnya? ' Nabi menjawab: "Kejadian ketika itu lebih dahsyat 
sehingga memalingkan mereka dari keinginan seperti itu." 


124 


4 وء و LN‏ 275 و رو E‏ و و 0 
ا KE Ó‏ ر KS MAN AK‏ إِسْحَاقَ عَنْعَمْرِ و بن مَيَمُونِعَنْعَبَدالله 


KAGAN 519 Kra AKK AAA PAN AAN امع‎ 
isa JAGA 56 KAN JAN bá KG WA 


LA 


AY YAH ANGGE JAKA SESI l $ KGA بيده يلار جو‎ 


AI, laka ge AAS NIAS Jai‏ دأو ANA‏ اء جلد SN‏ رالا حر 


6047. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishag dari Amru bin 
Maimun dari Abdullah menuturkan: 'Suatu saat kami bersama Nabi dalam sebuah hunian 
dari tanah liat, tiba-tiba Nabi berujar: "Puaskah kalian menjadi seperempat penghuni surga?" 
'ya', Jawab kami. Nabi berujar lagi: "Puaskah kalian menjadi sepertiga penghuni surga?" 'ya, ' 
Jawab kami. Nabi berujar lagi: "Puaskah kalian menjadi separoh penghuni surga?" 'ya, ' 
Jawab kami. Nabi bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku 
berharap kalian menjadi separoh penghuni surga, dan surga tak dimasuki selain seorang 
muslim, dan perbandingan kalian diantara pemeluk kesyirikan tak lain hanyalah seperti 
rambut putih di kulit sapi hitam" atau dengan redaksi: "seperti sehelai rambut hitam di kulit 
sapi merah." 


00 Pa aé e 2 A KEN 524 Ga daa . LA و‎ Z “4 ya, À ” ر يم‎ 

AN 233 Jas LA Esa‏ سَلَيّمَانَعَنَ نو رِعَنَ أي الغيّثْعَنَ Gadi gi ga‏ صل الله 
Va‏ ب ri‏ 2 ر ر 

AA Ea E AKNG Aa arang A SA Na PA ? z4 1 

Pena Dp wi Pa A e 


9 22 س2 


Pi y 3 5 Ge. < 


556 


TT jai‏ سول الله Saya E‏ متى 
PAS PA gelas A‏ 


6048. Telah menceritakan kepadaku Isma'il telah menceritakan kepada kami saudaraku dari 
Sulaiman dari Tsaur dari Abu Al Ghaits dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Yang pertama-tama dipanggil pada hari kiamat adalah Adam, lantas 
anak cucu keturunannya kelihatan dan diperkenalkan kepada mereka; 'Ini ayah pertama- 
tama kalian, Adam.' Adam menjawab; 'Baik dan aku memenuhi panggilan-Mu.' Allah 
bertitah; 'Datangkanlah utusan-utusan Jahannam dari anak cucumu! ' Adam bertanya; 
'Wahai Rabb, berapa aku datangkan? ' Allah menjawab; 'datangkanlah dari setiap seratus 
orang, Sembilan puluh Sembilan orang!" Para sahabat berujar; 'Wahai Rasulullah, jika setiap 
seratus dari kami diambil Sembilan sepuluh orang, kami tinggal berapa? ' Nabi menjawab: 
"Umatku dibandingkan umat-umat lainnya hanyalah bagaikan sehelai rambut putih di seekor 
sapi hitam." 


Bab: Firman Allah "Kegoncangan hari kiamat adalah perkara besar" 


A 1 
2 A A P4 7 


a VEREER امان ديقو )5 سه‎ ja kasa de 
NG 


G A 


WA a As 43 حين دن 2 ال‎ Na 25 gan 3 A5 lagi ng Pangan 


A 


= 


و 7 


Aha 7 اس م‎ Lay کا‎ l کا‎ 
KE há ىو کڪ‎ SA SKJ AIR KS 
بن‎ AG slang sia NG NG JE NGANG كيوخ تقالو اياسو‎ íz 


gée ES GENG ab NGA JM SBI pa اک‎ Jan يقسي‎ 4382 A 


VENE PI ANE l p NG JALAN AEE Š 
Me KANA 3 دأو‎ SI 5 KAEN ANAN AA) 


6049. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Sa'id mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Allah berfirman: 'hai Adam'. 'Baik dan aku penuhi panggilan-MU ya 
Allah, dan seluruh kebaikan di tangan-Mu, " Jawab Adam. Allah melanjutkan: "datangkan 
utusan-utusan neraka! ' Adam menjawab: 'berapa utusan neraka? ' Tanya Adam. Allah 
menjawab: 'Setiap seribu orang, datangkan sembilan ratus sembilan puluh sembilan orang." 
Dan ketika itulah anak kecil menjadi beruban karenanya, sebagaimana ayat: 'Dan setiap 
orang yang hamil melahirkan bayinya, dan kau lihat manusia mabuk padahal sejatinya 
mereka tidak mabuk, hanya karena siksa Alalh sedemikian dahsyatnya' (OS. Alhajj, 2)." Yang 
demikian menjadikan mereka gusar, sehingga para sahabat bertanya-tanya: 'Wahai 
Rasulullah, siapa diantara kami yang termasuk dijebloskan ke neraka itu! ' Nabi menjawab: 
"Tenanglah kalian, sebab jika Ya'juj dan ma'juj dimasukkan neraka sebanyak seribu, dari 
kalian hanya satu." Selanjutnya beliau bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan- 
Nya, sungguh aku berkeinginan sekiranya kalian menjadi sepertiga penghuni surga." Kata 
Abu Said: lantas kami pun memuji Allah dan bertakbir, kemudian Nabi bersabda: "Demi dzat 
yang jiwaku berad di Tangan-Nya, sungguh aku berharap jika kalian menjadi separoh 
penghuni surga, dan permisalan kalian dibandingkan umat lainnya hanyalah bagaikan sehelai 
rambut putih di kulit sapi hitam atau bagaikan belang hitam di lengan keledai." 


Bab: Firman Allah "Tidakkah mereka menyangka, akan dibangkitkan? 


ر يم 2س ,25 Pra aA‏ 2 . ر او 1 1 و 0 
e Dea mag‏ 

T bapa AAA A ع ل ةو‎ A2 
PERE 


6050. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abban telah menceritakan kepada kami 
Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu 'Umar 


radhilayyahu'anhuma, dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam perihal firman Allah: 'Pada hari 
manusia menghadap Allah rabb semesta alam' (OS. Almuthaffifirn 4-5), sabda beliau, 
"Mereka dihari itu dalam genangan keringatnya hingga pertengahan kedua telinganya." 


272 9 


pk A “1 Hani 27 2 2.» ZA وو‎ lara ا ےو ا‎ 
sS 


> 18 Pr 


a 000 apa 
6051. Telah menceritakan kepadaku Abdul 'Aziz bin Abdullah mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku Sulaiman dari Tsaur bin Yazid dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari 
kiamat manusia berkeringat, hingga keringat mereka di bumi setinggi tujuh puluh hasta dan 
menenggelamkan mereka hingga telinga." 


Bab: Qisas pada hari kiamat 


Ika ود3‎ 


KALA anha Sa E اا‎ 
JAN E Aa SN kaa sel صل‎ kN 


6052. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepadaku Syagig, aku 
mendengar Abdullah radhilayyahu'anhu mengatakan: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Yang pertama-tama diputuskan diantara manusia (dihari kiamat) adalah masalah 
darah." 


. AHM SA PN AA E% MA A A D 
s PINSE 00 akas Keds? وَسَلَمْقَالَمَنَ‎ 


6 


A‏ و 
PAWAI Ea Jaba Naba KEN PA Kb AGA aa‏ 
F £ 2. Per dal nd‏ - 


6053. Telah menceritakan kepada kami Ismail mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa yang memiliki kezhaliman terhadap 
saudaranya, hendaklah ia meminta dihalalkan, sebab dinar dan dirham (dihari kiamat) tidak 
bermanfaat, kezalimannya harus dibalas dengan cara kebaikannya diberikan kepada 
saudaranya, jika ia tidak mempunyai kebaikan lagi, kejahatan kawannya diambil dan 
dipikulkan kepadanya." 


Aa SS قال‎ Je bap Ae AG Pa) Ban NGANG araa BELAN NAN 


PAEAN اللَمُعَنْهُكَالَكَالَرَسُو‎ 2563 PEN KANG ANAN 522 


A 
A 


2752 ad WA 7 72 4 2 1 243 ر ر ر رو‎ 
ضهم من بَعْضِ‎ A) akh JUN GA an festi 25323 قي‎ ÉNE a yan bal وَسَلَمَيَخْل ص‎ 
A 


ha LEAN BEAN HINA LI ra | AN sa مَظَالِمُ‎ 


CNG PIALA GA A ja Ab Yen 


6054. Telah menceritakan kepadaku Shalat bin Muhammad telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai' perihal firman Allah: 'dan kami cabut kedengkian yang berada di dada 
mereka' (OS. Alhijr 47) ia menuturkan, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah 
dari Abu Mutawakkil An Naji, bahwasanya Abu sa'id Al Khudzri radhilayyahu'anhu 
mengatakan, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin selamat dari 
neraka, kemudian dihisab diatas jembatan antara surga dan neraka, sehingga kezhaliman 
sesama mereka di dunia digisas satu sama lainnya, sehingga jika mereka telah bersih dan 
suci, mereka dipersilahkan masuk surga, Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, 
sungguh mereka lebih kenal hunian mereka di surga, daripada mereka kenal terhadap 
huniannya ketika di dunia." 


Bab: Siapa yang hisabnya diperdebatkan, ia disiksa 


46 AN; ARE و‎ EA 0 ajs 7 P 27 و وو دم د عه مله‎ 27 
صل اله‎ EN EK ESA NGANG AN HIKS AAN KE SE 


P P 3G K Z Ql? Wi U Za PAMA ig s2 
جس ابا‎ LAS gah) JANG gas قلت أبس‎ ES pa 


2 7 07 22 
(AS <‏ و ا 37 LAS‏ ار در 2 وم 1 9 LIA‏ 274 مر 7 م و 


5 


باي مي كةقال سيعت TEE A‏ تقلت يقث 2 عت E KARE giz Z2 AN Aa‏ 
ngaeng A‏ کي واو بو صالځ برس ڪن ابن أي IMEL‏ 


d GAN 
6055. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Utsman bin Al Aswad dari 
Ibnu Abi Mulaikah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Barangsiapa yang hisabnya dituntut (dinampakkan), maka ia disiksa." Kata Aisyah, saya 
bertanya: Bukankah Allah ta'ala berfirman 'Maka ia dihisab dengan hisab yang mudah? (OS. 
Al Insyigag 8), Nabi menjawab, "ayat itu maksudnya hanyalah 'ardh (hari ketika amal 
diperlihatkan) ". Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin "Ali telah menceritakan kepada 
kami Yahya bin Sa'id dari 'Utsman bin Al Aswad, aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah 
mengatakan, aku mendengar "Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, aku mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda semisal hadits diatas. Dan hadits ini diperkuat oleh Ibnu 
Juraij, Muhammad bin Sulaim, Ayyub dan Shalih bin rustum dari Ibnu Abi Mulaikah dari 
'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


AL AL abg بنا‎ oy إِسَحَاقُ‎ i 


A - 


KANAN Lana GAN ISA AE SEM القاس م بن‎ ri 


® 


8 و ا‎ wa? GA DRI د ر م ر‎ P 
ig فَأَمَامَنَ أو‎ KEM JEANS سول‎ Esa 3s a 


NN PAN ala pa صل‎ KENA NG Nn کشو ی کاس‎ 
Sea يتقش الْحسَابَ يوم‎ 


6056. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami 
Rauh bin 'Ubadah telah menceritakan kepada kami Hatim bin Abi Shaghirah telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Mulaikah telah menceritakan kepadaku Al 
Oasim bin Muhammad telah menceritakan kepadaku 'Aisyah, bahwasanya Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tidak seorang pun yang di (paparkan) hisabnya 
melainkan akan celaka." Maka saya bertanya: 'Wahai Rasulullah, Bukankah Allah berfirman: 
'barangsiapa yang diberi kitabnya dari sebelah kanan, maka ia menghadapi hisab yang 
mudah? (OS. Al Insyigag 7-8) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang 
dimaksudkan ayat itu adalah saat amal diperlihatkan, dan tidaklah seseorang hisabnya 
diperdebatkan, melainkan ia akan disiksa." 


MEN NGE Na SA ام کا‎ AN AAS AA KE YA Sa 


A 


PPA 
7 وروم‎ 2 


BAN SE AA SA 3 SSS, مد بن مه‎ 5 a حوحَدَّكْنِي‎ A 
AESi يو‎ MIA Fs كان‎ bae PA SEL sae 


سر 


HAN سيت ماهو‎ IS BN به قيفو ل تمم قيال‎ AE LN SAS EA 


6057. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Mu'adz bin Hisyam dia berkata: telah menceritakan kepadaku ayahku dari Ootadah dari Anas 
bin malik radhilayyahu'anhu, bahwasanya Nabiyullah Shallallahu'alaihiwasallam, -lewat jalur 
periwayatan lain- dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ma'mar telah 
menceritakan kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Sa'id dari 
Oatadah telah menceritakan kepada kami Anas bin malik radhilayyahu'anhu, bahwasanya 
Nabiyullah bersabda: "Pada hari kiamat orang kafir didatangkan dan ditanya; 'Bagaimana 
tanggapanmu sekiranya engkau mempunyai sepenuh bumi emas, apakah akan kau 
pergunakan untuk menebus dirimu? ' 'lya, ' Jawabnya. Maka kepadanya dikatakan: 'Dahulu 
kamu hanya diminta sesuatu yang lebih sepele dari itu, (namun tak juga kamu kerjakan)." 


NS AK ع١ ےا ر و ر‎ 2 Laki KS, as WAN 2 و‎ ZA 
لَقَالَ‎ a Se الاعَمَش قال حدثنِي‎ Sr بن حفص‎ ya 74 kera 


aas AN ng AN PAK Sinji, Laa ka gal لبي صَلَ‎ 
PALA 77 LT Ao Aa, 0 9 pa E ےر ا‎ 2 2 
ا‎ MEN ag asn مَيَنْظرُ فلا يَرَى شيتاقدامە غ ي و‎ NE تر‎ 


A PN NEMS «|2 ود ررس هو‎ ks 2 ه 7ق ه‎ Wa A ت‎ RNA 22s سكم‎ ANG 97 
SA bab tê aab عَمْوٌوعَنَ‎ SAS قال الاأعَمَش‎ yA Hah وَل‎ UN AR, 
5 p x 5 


LA LA 


st, AF 2 ra e ر‎ Dr ۶ر‎ ٤ر‎ AN عله‎ ZA 
Wb sf Ula PAS NGANG Ula اع‎ ÊNGG saé 
dab aab Aan So asian IU JUAL san 


6058. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku mengatakan, telah menceritakan kepadaku Al A'masy mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku Khaitsumah dari 'Adi bin Hatim menuturkan, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tiada seorang pun diantara kalian selain Allah akan mengajaknya bicara 
padahari kiamat, tidak ada juru penerjemah antara dia dan Allah, kemudian ia 
memperhatikan dan tidak ia lihat apapun di hadapannya, lantas ia melihat depannya, 
selanjutnya ia didatangi oleh api, maka siapa diantara kalian mampu, hindarilah neraka 
sekalipun hanya dengan sebiji kurma." Kata Al A'masy, telah menceritakan kepadaku 'Amru 
dari Khaitusmah dari 'Adi bin Hatim mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma." Kemudian beliau 
berpaling dan menyingkir, kemudian beliau bersabda lagi: "jagalah diri kalian dari neraka", 
kemudian beliau berpaling dan menyingkir (tiga kali) hingga kami beranggapan bahwa beliau 
melihat neraka itu sendiri, selanjutnya beliau bersabda: "Jagalah diri kalian dari neraka 
sekalipun hanya dengan sebiji kurma, kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang 
baik." 


Bab: Akan masuk surga, tujuh puluh ribu orang tanpa hisab 
NGA A SISA PTE حصي‎ 3 NA Jatah N Yaa La 
DIAN MAA Aa عند سيد ن جُبير‎ IS حصان قال‎ LE BA SAS 
ما کک‎ 445 AAN تع ادمه‎ Ada gal 
DANG > اذ كير قلت يا‎ ABS EA SAS LAN gia Naga KAA A 


2و ر 


0 2 NA BAN ARE كني‎ 6 PSSI Api IIÉ متي‎ 

seo Z‏ لَاعَدَابَقُلْتوَلِمَكَالَ SAS KI SS‏ و 

27 BELU قال‎ gala P ANG an SEA AK da 
Mabung MARAN E 


6059. Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Fudhail telah menceritakan kepada kami Hushain -lewat jalur periwayatan lain, - Abu 
Abdullah mengatakan, dan telah menceritakan kepadaku Asid bin Zaid telah menceritakan 
kepada kami Husyaim dari Hushain mengatakan, pernah aku di sisi Sa'id bin Jubair, 
selanjutnya ia katakan, Ibnu 'Abbas telah menceritakan kepadaku dengan mengatakan, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Beberapa umat diperlihatkan kepadaku, maka aku 
melihat ada seorang Nabi lewat bersama umatnya, kemudian lewatlah seorang Nabi 
bersama beberapa orang, kemudian lewatlah seorang Nabi bersama sepuluh orang, dan 
Nabi bersama lima orang, dan seorang Nabi yang berjalan sendirian. Tiba-tiba aku melihat 


ada rombongan besar, maka saya tanyakan kepada Jibril: "Apakah mereka umatku? ' 'bukan, 
namun lihatlah ufuk, ' jawab Jibril. Aku melihat, tiba-tiba ada serombongan besar. Kata Jibril: 
Itulah umatmu, dan itu ada tujuh puluh ribu orang mula-mula yang masuk surga dengan 
tanpa hisab dan tanpa siksa." Saya bertanya, 'Mengapa mereka bisa seperti itu? ' Jibril 
menjawab: 'Karena mereka tidak minta di obati (dengan cara) kay (ditempel besi panas), 
tidak minta dirugyah dan tidak meramal nasib dengan burung, dan kepada rabb-Nya mereka 
bertawakkal." "Ukkasyah bin Mihshan berdiri seraya berujar, "doakanlah aku, agar Allah 
menjadikan diriku diantara mereka!" Nabi berdoa, "Ya Allah, jadikanlah dia supaya diantara 
mereka!" Lantas laki-laki lainnya berdiri dan berujar: "Jadikanlah aku diantara mereka!" Nabi 
menjawab, "kamu sudah didahului 'Ukkasyah." 


م 
6.9 


ر را ور ا کو < ع و ادام 7 2 2 ca.”‏ 
Koala paka Ea‏ عبد SAE MAH AI‏ سويد AA at‏ 


A PA 


هر یر کال EA‏ سول الله PAR KI ye‏ قو PA LAN YAI‏ مر PES‏ 7 
Ha‏ ٤و‏ جُوھ wae:‏ الوا ASASI‏ خصو المي ترق 


KANG GA ANING AN ANG NANG gan 3G Nai jab 
o 0 MAH 


iá ang NA فقال بارش‎ 
6060. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad Telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku Sa'id bin Musayyab, bahwasanya Abu Hurairah menceritakan 
kepadanya, ia menuturkan; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Serombongan umatku masuk surga, mereka tujuh puluh ribu, wajah mereka memancarkan 
sinar seperti sinar rembulan di malam purnama, " Abu Hurairah mengatakan; maka 
Ukkasyah bin Mihshan Al Asadi berdiri seraya mengangkat sejenis kain wol dan berujar; 'ya 
Rasulullah, berdoalah kepada Allah, agar Dia menjadikanku diantara mereka! ' Nabi berdo'a: 
"Ya Allah, jadikanlah dia diantara mereka", lantas seorang laki-laki anshar berdiri dan 
berujar: 'ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku diantara mereka'. Nabi 
menjawab: "kamu telah didahului 'Ukkasyah." 


SLAWI AAS ANA Asean KA eka 


GA apn Adi, PA ENG Aa ARAI‏ أَحَدِهِمَامُكَمَاسِكينَ 


PARI A aan لجنه‎ DAA يدلاولو‎ Saka pena 


6061. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'd 
mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Diantara umatku ada tujuh puluh 
ribu orang" atau "tujuh ratus ribu orang -Sahal ragu kepastiannya-"masuk surga dengan 
tanpa hisab, mereka saling berhimpitan, satu sama lain saling bergandengan, dari yang 
pertama-tama hingga yang terakhir masuk surga, wajah mereka bercahaya bulan di malam 
purnama. 


AA PA ES AL Sen ARE SN EA As 5 


IM Pata 


wg Kai KA a y 2 A 4 ے د کےرے | و‎ Ju 
Kas EN Jai KEK Jas AN ga Aje KN رضي‎ 
i JES ANE JANG SAN ااهل الَا‎ i 


6062. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Shalih telah menceritakan 
kepada kami Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, 
beliau bersabda: "Ketika penghuni surga telah memasuki surga, dan penghuni neraka telah 
memasuki neraka, seorang juru seru menyampaikan pengumuman; 'Hai penghuni neraka, 
sekarang tak ada lagi kematian, wahai penghuni surga, sekarang tak ada lagi kematian, yang 
ada hanyalah kehidupan abadi." 


ARA BEA LI Ain‏ بو AE‏ َنأ ي هر ENIE‏ الل 


A 


EA PE IG JBS 3 KANA NANGEN Kara 
6063. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah mengatakan, 
telah bersabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "(dihari kiamat), penduduk surga dipanggil: 
'Wahai penduduk surga, kalian hidup abadi dan tak ada lagi kematian', dan penduduk neraka 
dipanggil: "Wahai penduduk neraka, kalian hidup abadi dan tak ada kematian lagi." 


Bab: Sifat surga dan neraka 


Pii 0 9 Pada “gt 22 ر ر‎ 
JG ka yana eja Pa GAN A 


ALI SI SEKS gta ANG BAE SE اطَلَعَتف‎ 


6064. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitsam telah menceritakan kepada 
kami 'Auf dari Abu Raja' dari 'Imran dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda: 
"aku melihat surga, kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, dan kulihat neraka, 
kebanyakan penghuninya adalah wanita." 


ál aa ea NE La NGANG AH IE SS LS 


EEEE EAEE TE SA EENE gae 


EAN xz 37 SARAN NG EL ÉNS er A NG - Atas 


6065. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Ismail 
telah mengabarkan kepada kami At Taimi dari Abu Utsman dari Usamah dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda: "Aku berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan 
yang memasukinya adalah orang-orang miskin, sedang orang-orang yang mempunyai 


kekayaan tertahan, selain penghuni-penghuni neraka telah diperintahkan ke neraka, dan aku 
berdiri di pintu neraka, ternyata kebanyakan yang memasukinya adalah wanita." 


au NBA GEN Sd Aa كمد‎ SENANG الله ا و‎ SENG KENENG BASA 


SN NI Peran PRA IPA AN قال قال رسو‎ 


SAN JUNI تو‎ Bea ai Ia Penga 

D 2 jd pari 
MAS EN JAS sae SERI 
6066. Telah menceritakan kepada kami Mu'ad bin Asad telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Umar bin Muhammad bin Zaid dari Ayahnya 
bahwa dia telah menceritakan kepadanya, dari Ibnu 'Umar mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, bersabda: "Ketika penghuni surga telah memasuki surga, dan 
penghuni neraka telah memasuki neraka, didatangkan kematian yang diletakkan diantara 
syurga dan neraka, lantas disembelih. Seorang juru seru menyampaikan pengumuman: 'Hai 
penghuni surga! Sekarang tidak ada kematian. Hai penghuni neraka, sekarang tak ada lagi 
kematian. Maka penghuni surga bertambah senang sedangkan penghuni neraka menjadi 
sangat sedih." 


£ 


WE Jeki tê ANA abon NANG ASMA EA LA BK SAS 


ra 
TE 


JAG KAN SNI ASEAN kaa SAN BAU Ad Kana 


- P 


Eka SANG jd pon da KAN ولك و اوس‎ FEE 


PA PD NA i ر ر و‎ 


عط أَحَدَامِنَ لق ك يفو ل TI‏ افص من َلك الو Naya IE IE‏ 


BA 3 en A gh sah JA MPa 


6067. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari 'Atho' bin 
yasar dari Abu Said Al Khudzri mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalalm bersabda: 
"Allah tabaraka wata'ala berfirman kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga! ' "Baik, 
dan kami penuhi panggilan-Mu, ' Jawab penghuni surga. Allah berfirman: "telah puaskah 
kalian? ' mereka menjawab; 'Bagaimana mungkin kami tidak puas, sementara Engkau telah 
memberi kami yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu.' 
Maka Allah berrfirman: 'Sekarang Aku beri kalian suatu yang lebih utama daripada itu." 
Penghuni surga bertanya: "Wahai rabbi, apa yang lebih utama dari kesemuanya? ' Allah 
berfirman: 'Kuhalalkan keridhaan-Ku untuk kalian, dan Aku tidak murka kepada kalian 
selama-lamanya.'" 


1 معت‎ NGA کچ‎ BEE PIA, pa ي ُء‎ a محمد‎ E 


LAN 


s 
A 


e AN AAN Sesi SAS وهو‎ Ate SBI MA Apa 


- PA 
PA 2 2g 
AT 2 2 و‎ 


AÉ AS AE) KASAN AAN SS PALA 
gesah Ka) sink جتان‎ AI gain 5 ALANA SI 


6068. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Mu'awiyah bin Amru dan telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Humaid 
mengatakan, aku mendengar Anas mengatakan; Haritsah gugur di perang Badar sedang ia 
masih berusia muda. Kemudian ibunya mendatangi Nabi Shallallahu'alaihiwasallam dan 
berujar; "Ya Rasulullah, engkau telah tahu tempat tinggal Haritsah daripada aku, kalaulah dia 
di surga, maka aku akan bersabar dan mengharap pahala, dan jikalau ditempat lain, akan kau 
lihat apa yang kulakukan". Maka Nabi bersabda: "apakah kamu mengira bahwa surga 
hanyalah satu tingkatan, sungguh surga mempunyai sekian banyak tingkatan, dan sungguh 
dia berada di surga Firdaus." 


DARA PE njai Jaa AN مُومَى‎ SARA A ادا‎ BS 


Sale KA LAS Ade WENG ka الكافرم‎ Sans deals GAN قل‎ 
KA بن ِبر‎ 3 


0 A 22 7 21 NI A NG Aa AK و‎ 
MJ بَنِسَعَدِعَنَرَسُو‎ aa En ي‎ NE هيب هيب‎ ER Pn juga 


BULE ae SN AAA GA IG ka pa tanya‏ عام لا AJE Ab‏ حازم 


A ا‎ 


ع 


-3 


ANNE Depe yaa AA PI EKA BS 
(lis Ba NAPA ASN GN اكب‎ AN ةمسر‎ AI 


6069. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad telah mengabarkan kepada kami Al 
Fadhl bin Musa telah mengabarkan kepada kami Al Fudhail dari Abu Hazim dari Abu Hurairah 
dari Nabi shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda: "(Di neraka), jarak antara kedua 
pundak orang kafir sejauh perjalanan tiga hari bagi pengendara yang memacu kendaraannya 
dengan cepat, " sedang Ishag bin Ibrahim mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Al 
Mughirah bin Salamah telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Abu Hazim dari Sahal 
bin Sa'd dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasalalm, beliau bersabda: "Dalam surga ada 
sebatang pohon yang sekiranya bayangannya dilewati oleh pengendara selama seratus 
tahun, dia tak akan mampu menyelesaikannya." Kata Abu Hazim; selanjutnya kuceritakan 
hadits ini kepada Nu'man bin Abu 'Ayyasy, maka ia menuturkan telah mengabarkan 
kepadaku Abu sa'id, dari Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sungguh dalam 
surga ada sebatang pohon yang sekiranya ditempuh oleh seorang pengendara yang 
mengendarai kuda pacu pilihan yang cepat larinya selama seratus tahun, niscaya dia tak 
akan bisa menyelesaikannya." 


A 


0 Tz LL AI ah - £ 2 a -Å e Ai Ga BA 
ST SU LA يدري ابو‎ adi a gen Ae Rae 


A 


D 
Go AA a 


Ian‏ بعصالا ذلأو حٌى يَذَخُل آ خر هو جُوهم عل صو رَةالقَمَرَيةالَبَذرِ 


6070. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
'Aziz dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'd bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh dari umatku ada tujuh puluh ribu atau tujuh ratus ribu -Abu Hazim tak 
tahu kepastian diantara keduanya- dengan berhimpitan, sebagian menggandeng yang lain, 
yang pertama-tama mereka tidak masuk hingga yang terakhir masuk, wajah mereka 
bagaikan rembulan di malam purnama." 


A 


IM LA 
21 NG ل | اسم 1م راع كر‎ fhs 2 \?722 7 12 < KNA ANGE AN gan مه 14 م‎ EE, 
Pa 


r 


0 م‎ TANG NI EN و رع‎ ۰ £ A س ا ر ارو‎ 12 
GAN Sa JB LAN كفي‎ KENA KK EGA KA Ss 
Se sali JA BUS يدُفيه‎ run PN 

puan 


6071. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Abdul Aziz dari Ayahnya dari Sahal dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Sungguh penghuni surga bisa melihat kamar-kamarnya dalam surga sebagaimana 
mereka bisa melihat gugusan bintang di langit." Kata ayahku, lantas aku menceritakannya 
kepada Nu'man bin Abi 'Ayyasy, maka ia berkata; Sungguh aku dengar Abu Sa'id 
menceritakan, dan ia menambahnya dengan redaksi: "sebagaimana mereka melihat bintang 
melintas di ufuk timur dan barat." 


مع ولام دو و ےہ 9724 ےر ANA eA» Pa áz 8 =, PP‏ 2 
حَدَدْنِي محمد بن ڊشار حدئتاغندر حَدَنَنَاشْعْبَةَعَنَ أي عِمْرَ ان قال سيعت أنس بن مَالِِرَضِي الله 


ANGE Ze 4 26 -£ MW LA a A زا ی‎ ea Ba ys 2427 
GAS PARA SAE EN Ja sa NJAGANI يقو‎ JG ka AA aa 
AA Perd 2 Ve At, ر د و ور‎ AA A ر‎ An A Bu 
أَهْوَنَمِنَهذَاوَأَنْتَفي صلب ادما‎ A E SISA 


3 


7 KAMU A LANG 
gå PAROLE Pa 
no > ba "> r 


6072. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu 'Imran mengatakan, aku 
mendengar Anas bin malik radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Pada hari kiamat, Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan 
siksanya; 'kalaulah kamu mempunyai semua yang ada di bumi, akankah kau jadikan untuk 
menebus dirimu? ' 'Tentu' Jawabnya. Maka Allah berfirman: 'Dahulu aku hanya ingin sesuatu 
yang lebih sepele daripada ini ketika kamu masih dalam sulbi Adam, yaitu agar kamu tidak 
menyekutukan-KU dengan sesuatu apapun, namun engkau enggan bahkan menyekutukan- 
KU dengan sesuatu." 


0 ڪن جَابررَ‎ o PE MAU پو‎ SAS 


A 


KANA 16 p KATA KAWI TATA fiz 2. 


A 2‏ و و 


Sagala “عليه‎ NIS LSI BL سی سيعت جار 5 بر‎ Bean 
Panen akang مخز‎ 


6073. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Amru dari Jabir radliallahu "anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Pada hari kiamat ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka dengan syafaat, 
seolah-olah mereka buah krai (mentimun kecil), " saya (Hamad) bertanya: 'apa maksud 
istilah dhoghobis? ' Amru menjawab: 'yaitu mentimun kecil.' Kata Hamad, ketika itu Amru 
adalah seseorang yang sering keceplosan, maka saya tanyakan langsung kepada 'Amru bin 
Dinar Abu Muhammad, 'apakah anda mendengar Jabir bin Abdulah mengatakan aku 
mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Ada sekelompok kaum yang keluar 
dari neraka karena mendapat syafaat?" Ia menjawab: 'Benar.' 


16 Pa Z 


AIA ES THA ANG NE FAR SIS‏ ب Belaga 7 ENE SG‏ قال 
يخر AN aan Kaho MEA Tahta nah Pe‏ الج الجم ingak‏ 


6074. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid Telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Oatadah Telah menceritakan kepada kami Anas bin malik dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda: "Ada sekelompok kaum yang wajahnya terlihat 
kehitam-hitaman keluar dari neraka setelah di lahap api, kemudian mereka masuk surga, 
penghuni surga menjuluki mereka jahannamiyun (mantan penghuni jahannam)." 


ےچ 4 وھ روم 22 0 ےو اش LG‏ و ب 
حَدَتْمَامُومَى A‏ مب وا E‏ وو WANG‏ 


ada yA ك يو‎ Abg MA 


P 


2 


7 Z Z 
r 
500 saia 2a asa kala c NIA Jati aa Lema 5 2 
7-4 2 La wi Aa. ر‎ 
gas AR ka PARAGA 


6075. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah 
menceritakan kepada kami 'Amru bin yahya dari Ayahnya dari Abu Sa'id Al Khudzri 
radliallahu 'anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Jika penghuni 
surga telah memasuki surga, dan penghuni neraka memasuki neraka, Allah berfirman: 'siapa 
saja yang dalam hatinya masih terdapat sebiji sawi keimanan, keluarkanlah dia dari neraka, ' 
maka mereka pun keluar setelah mereka terbakar dan menjadi abu, selanjutnya mereka 
dilempar ke sungai kehidupan sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di 
tepi aliran sungai" atau ia mengatakan dengan redaksi, "dalam permukaan aliran sungai", 
dan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidakkah kalian melihat bahwa biji-bijian itu 
tumbuh kuning melingkar?" 


2 


دك ANDA‏ رِحَدَتْتَاغْتَدَرٌ حَدَ KAN‏ و A|‏ اق قال SA KENA‏ 


s 
- . 


2 LA 


KAN Mars A BAK AN JANG MSI 3 Isak ya 217A hogá 
aa رفي‎ 


6076. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah mengatakan, pernah aku 
mendengar Abu Ishaq mengatakan, aku mendengar Nu'man, aku mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah, 
seseorang yang kedua telapak kakinya dipakaikan sandal, kemudian otaknya mendidih." 


“ 


NABA TAH La AE KANE BEA gê Ja P PA aa 


Jis ol ZÊ Ka A REPNOG KAI A Ng يقلن َهَوَ‎ KAH AN 


A 


A 


KERA NI 232‏ 22 ? | 2 و 


6077. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Raja' telah menceritakan kepada kami 
Israil dari Abu Ishag dari Nu'man bin Basyir mengatakan, aku mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari 
kiamat adalah seseorang yang telapak kakinya dialasi sandal, sehingga otaknya mendidih, 
sebagai mendidihnya ketel dan periuk." 


ra 
ر ر ا اتو‎ F 0 4 کد و و نين حر ر کہ و و او داو و و س و‎ 
SO من‎ end Sala عم وی‎ Ca ae 


pa سار‎ i D 


ی AS PE ae‏ 20 د ا دي > ره f ANG‏ و < SN USAI‏ 
بيو عل كر BAN‏ ع بو جور مق AL‏ قار ح بو جهو فتعۇذمنماخقالاتقوا 
waah MAN 4 ANG WEKA 25 kah st Ad‏ 

4 ea . 
kab AS يجد بحل‎ SAS gas IIS 


6078. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Amru dari Khaitsamah dari Adi bin Hatim, bahwasanya Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam pernah  memperbincangkan neraka, kemudian beliau 
memalingkan wajahnya dan berllindung diri daripadanya, kemudian beliau 
memperbincangkan neraka dan beliau memalingkan wajahnya seraya meminta 
perlindungan daripadanya, selanjutnya beliau bersabda: "Jagalah diri kalian dari neraka 
sekalipun hanya dengan setengah biji kurma, siapa yang tak mendapatkannya, ucapkanlah 
yang baik." 


eee حَدَْنَاإِبْرَ ههرم‎ 
MGG y VAPE SAM y العا‎ [álj PAHALA سمي لخدي رضي‎ 


alaalia a II a م‎ Kan AG 


6079. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abi Hazim dan Darawardi dari Yazid dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id Al 
Khudzri radliallahu "anhu, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika 
paman beliau, Abu Thalib, sedang diperbincangkan. Maka beliau bersabda: "Semoga 
syafaatku berguna baginya, sehingga ia tidak di letakkan dalam neraka yang dalam, yang 
tingginya sebatas kedua mata kakinya, namun itu pun menjadikan ubun-ubun kepalanya 
mendidih." 


MERA ال عَنَدُقَالَقالَرَ‎ gon E a 05 Si 

5 S6 27 A يم 5 هوم‎ nga a g Pe ا‎ 
Gara بُ‎ AS C5 GE Kaki ولو‎ 3 Pari Aa فاع يني‎ 5 
WALANG AN Ab pra SAN Ga Ken Ganga KNA eiie EHSAN AI 
َه‎ Sah Kerap SITE EN) قو‎ PARA که و‎ CES gi Pai 
لست‎ A AAA AA) Ker که و د کر‎ ChE gih 
Kala که قيفو لست هتا کم يد کر‎ SAN امو سی الذي‎ FIVE کر‎ 3G SA 
La UN MATAN Tran yura Hi EE NS لست هتا‎ FS PG ima Ng 


SI يقال لي‎ NA ERA AE EN BJ Ba SG بهو مَاكأكَرَ‎ 


kar 


2 - A A TAI 9 
JAH Ka a BIA akah مدر يحمي‎ ga sa Basa, ENE راسك‎ 
رعو ومع‎ A 4 pa 27 

Kes 


NI) SEN Gada LS WA PLAN Ba FE‏ مَابَْقِيَ في 
النَارِِلَامَنَحَبَسََالْفَرَآنْوَكَانَكَتَادَةْيَقُولُعِنَدَهَدًَاأَيوَجَبَعَلَيه الْخُلُودُ 


6080. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Ootadah dari Anas radliyallahu'anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh manusia, mereka 
berujar: 'Duhai sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga Dia bisa 
meringankan penderitaan kita di tempat kita ini.' Maka mereka menemui Adam dan 
mengutarakan hajat mereka: 'Engkaulah manusia yang Allah cipta dengan tangan-Nya dan 
Dia tiupkan ruh-Nya kepadamu, dan Dia perintahkan para malaikat untuk sujud kepadamu, 
maka tolonglah engkau meminta syafaat kepada Tuhan kami! ' Namun Adam menjawab, 
'disini bukan tempatku untuk meringankan kalian, ' Adam lalu menyebut-nyebut 
kesalahannya dan berujar, 'datangilah Nuh, rasul pertama-tama yang Allah utus'. Maka 
mereka mendatangi Nuh. Namun ternyata Nuh juga menjawab: 'disini bukan tempatku 
untuk memberi pertolongan, ' lantas Nuh menyebut-nyebut kesalahannya dan berujar: 
'datanglah kalian kepada Ibrahim yang telah Allah jadikan sebagai kesasih-Nya.' Mereka pun 
mendatanginya, tetapi ia juga berujar, 'disini bukan tempatku untuk meringankan kalian, ' 
dan ia sebut-sebut kesalahannya seraya berujar: 'datanglah kalian kepada Musa yang Allah 
telah mengajaknya bicara." Mereka pun mendatangi Musa, namun Musa juga mengatakan: 
'Saya tak berhak meringankan kalian, ' dan Musa menyebut-nyebut kesalahan pribadinya, 


seraya berujar: 'datanglah kalian kepada Isa' Mereka pun mendatangi Isa, dan isa juga 
mengatakan, 'saya tak berhak meringankan kalian' sambil berujar: 'datanglah kepada 
Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam, sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang 
telah mendapat ampunan.' Mereka pun mendatangiku dan aku meminta izin kepada rabbku. 
Ketika aku melihat-Nya, aku langsung tersungkur sujud dan la meninggalkanku sekehendak 
Allah, lantas ada suara memanggil-manggil: 'Angkat kepalamu, mintalah, kamu akan diberi, 
utarakan uneg-unegmu kamu akan didengar, mintalah syafaat, kamu akan diberi! ' langsung 
aku angkat kepalaku dan aku memuji rabbku dengan pujian yang Dia ajarkan kepadaku. 
Lantas aku memberi syafaat dan Dia memberiku batasan, kemudian aku keluarkan mereka 
dari neraka dan kumasukkan surga, kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisalnya 
pada kali ketiga, keempat hingga tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Alguran. 
Sedang Qatadah berkata dalam hal ini dengan redaksi 'sehingga keabadian wajib baginya." 


Taka PARIS Anak a o Ka babah KA MAN ra 
An ANA NYA كد‎ 4 TOE ع‎ 2 
كين لالجل متها‎ 
6081. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Al Hasan bin Dzakwan telah menceritakan kepada kami Abu Raja' telah menceritakan 
kepada kami Imran bin Husain radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Ada sekelompok kaum yang keluar dari neraka karena syafaat Muhammad 
Shallallahu'alaihiwasallam, lantas mereka masuk surga dan mereka diberi julukan 
'jahannamiyun (mantan penghuni neraka jahannam)." 


KALA pe NG aa ES MN نَأذين‎ A Ait KAWA WE CAS ABS 
Dab ES AE, قات يار‎ Paya اغ‎ AS aa Sana as 


G 


Tenis das Asra saki NGÊS a aé 
Egaga 


6082. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin 
Ja'far dari Humaid dari Anas, bahwasanya Ummu Haritsah menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika itu anaknya, Haritsah, gugur di perang Badar karena terkena panah 
yang nyasar. la berujar; 'Wahai Rasulullah, engkau tahu kedudukan Haritsah dalam lubuk 
hatiku, kalaulah dia di surga, aku tidak akan menangisinya, sebaliknya kalaulah tidak, engkau 
akan melihat apa yang akan aku lakukan." Nabi bersabda: "Apakah engkau beranggapan 
bahwa surga hanyalah satu tingkatan, sungguh dalam surga terdapat sekian banyak 
tingkatan, dan Haritsah berada di surga Firdaus yang paling tinggi." 


Z 2 A 3 36 0 - 3, LAS 
AS NS وَمَافِيبَاوَلَكَابُ قوس‎ nahan 2283 


£ 2 


Pe ASN Ne ASASI AH SA 
es a, ُهَايَعَنِى‎ da 


6083. Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya -dari Anas bin 
Malik-) Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Berpagi hari atau bersore hari fi 
sabilillah adalah lebih baik daripada dunia seisinya, dan nilai busur panah salah seorang dari 
kalian atau tempat kaki di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalaulah bidadari 
surga muncul ke bumi, niscaya akan menerangi yang ada diantara keduanya dan memenuhi 
keduanya dengan wewangian, dan kerudung (bidadari) lebih baik daripada dunia dan 
seisinya." 


DILANTAI en ANE AS Laka 
1 وه‎ 


a DA‏ و T : 57 Z < T pa‏ 2 4 هرا 
SENAI BSE AIA ang Men Gala‏ 


Z ش2‎ 2 5 A kel? 34 
PREN sana Men yaaa إلا‎ 


6084. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "seseorang tidak akan masuk kedalam surga sehingga 
di perlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka, agar kalau dia berbuat buruk dapat 
menambah rasa syukurnya. Dan seseorang tidak akan masuk neraka sehingga di perlihatkan 
kepadanya tempat duduknya di surga, agar kalau dia berbuat baik menjadi satu kerugian 
baginya." 


AN e 


Pn ون تجدد أي تمي‎ AKAN بن سَعيد نوخد نا إتتاغيل:‎ Fat KA 
5-0 AN ês ANAA PAKET angka AP 


A 


a يكن نو طناك عل‎ Pa Mamat, ير‎ IN 


04 


6085. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id Telah mengabarkan kepada kami 
Isma'il bin ja'far dari 'Amru dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah 
Radliyallahu'anhu menuturkan, saya bertanya, 'wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling 
beruntung dengan syafaatmu padahari kiamat? ' Nabi menjawab: "Hai Abu Hurairah, saya 
sudah beranggapan bahwa tak seorangpun lebih dahulu menanyakan masalah ini kepadaku 
daripada dirimu, dikarenakan kulihat semangatmu mencari hadits, Manusia yang paling 
beruntung dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengucapkan laa-ilaaha-illa- 
Ilaah, dengan tulus dari lubuk hatinya." 


3G 


Wes AN EA a ر‎ ASIA 32 AWE ANA > 
JA SEARE SI P AI laga 4 ال‎ Ga DS 


< K & 3 og. 2 LB 5 
Apn م‎ II a ATM a aan aga a MEE 


Sea 


5 ne SA ABE Gi PEN ANA ل‎ 2 


P 


2 


{z 0 4 1 514 Pa ۶ر عم‎ NGA 2 و‎ < 2. 2x -272 و‎ 
AIA صل‎ ANG ققد رايت رسو‎ NG Ii كدي‎ PAKAN A 


H JALAN JANG وَسَلَّمصَحِكَحَنَّىبَدَتمَوَاجِذَمَكَانَيَقُولدَاكَ‎ 


6086. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari Abidah dari Abdullah Radliyallahu'anhu, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sungguh aku tahu penghuni neraka yang terakhir kali 
keluar dan penghuni surga yang terakhir kali masuk, yaitu seseorang yang keluar dari neraka 
dengan cara merayap, Allah tabarakawata'ala berfirman; 'Pergilah kamu dan masuklah ke 
dalam surga! ' maka orang tersebut mendatanginya dan terbayang baginya bahwa surga 
telah membeludak. Orang kembali kembali dan berujar: "Wahai Tuhanku, kutemukan surga 
telah membeludak'. Allah berfirman lagi: 'pergi dan masuklah surga.' Maka ia kembali dan 
terbayang baginya bahwa surga telah membeludak. Lalu ia kembali dan mengatakan, 'Ya 
Tuhanku, kutemukan surga telah membeludak.' Allah berfirman lagi: 'pergi dan masuklah 
surga, dan bagimu surga seluas dunia dan bahkan sepuluh kali sepertinya -atau- bagimu 
seperti sepuluh kali dunia." Hamba tadi lantas mengatakan: 'Engkau menghinaku ataukah 
menertawaiku, sedang Engkau adalah raja diraja?" Dan kulihat Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam tertawa hingga gigi gerahamnya kelihatan seraya berkomentar: 
"Itulah penghuni surga yang tingkatannya paling rendah." 


PM PALA BEE MAN tê agi PN SAS BALA SAS 
SAN Jaa sale Je ANE 


6087. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Abdul Malik dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal dari Ibnu 'Abbas 
radliyallahu'anhu, ia pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Apakah 


engkau bisa mendatangkan manfaat untuk pamanmu Abu Thalib sekalipun paling ringan?" 


Bab: Titian jahannam 

kad AENG LTE AE pana EN NE ANUS PSA 
اقا وتام 3 هرق‎ ME دنا‎ kah yasa SAN ڄو‎ asah E Na 
JAR 333 دما‎ SEBUT K قال قال اکا‎ PAN 


ANG TNI LS ISIAN LN BEBAS ABIS 3 JR 


A o 


ي MENAWAN 33 Kan‏ فقول 
مَنْ Kb‏ يه ينم ya KN KAS TAN a 3 AY KA‏ كَانَيَعْبْدُ 


AR AA A e JAH A NGGAM PAN, 

PA SETEL SES SERA ر يڪم قيفو لو ندعو‎ 
Ge 8r 227 كا‎ 2 0 aa bt 2 7 a 2 

TEA In ۀو يُضْرَ ب‎ Kai Aa SAS Sg na 


A “3 


سو ad 55 Gala MAL Led)‏ يجيو ALA ALAN a JA MA‏ به 
aaa kaga AN SAN daa z e‏ 


IM 


ea ÊNGG padae 556 Ba 
CARI Psp PIN gaes AAN AU PESAN SAN 
PEN NG ESA KIKI Aan A 20 A 
ka سوام ل‎ AAN esT. Teila SES IE 
OAF PENIN saelan جل مر‎ AS اليل و‎ Jak BEAN AGS A 


Bak و‎ > 
7 


AKI iá ASI II BEE RG رِيحُهَاوَأَحْرَكَنِي‎ SN 


RART r E 33 prah عم يفول لاغ ذلا شالك غ‎ SI serasi 
736 AL 2? 1 E ge سا م هو م‎ 2 ae TB - 2 Su ie NK 
ISAT latar an ba Aha al A $ دل‎ 
Peta SEMAN As” fe عي ريو و لاو‎ SNG Dk) فيو نو مَل‎ LI SG 
ا وعم‎ > 2 Z - ale KANAL - AA Lalar? ب‎ a 2> وود ر رر و‎ A 

: مَاشَاءَاللَّما‎ Kui Ék) اغ يبه‎ NA a 

ai 2 56 A pss -‏ و م 

KERA pa esa 29‏ لاو لى قد ر غك ك ألا ساني GT Pa‏ 


AK A Ay 


OANT Kem Burit AN جات‎ SAI 
KES Ao AU el BANYAK مين‎ SA Jaba INI a 


PAN ر ا‎ “6 Pan ak چو > ۹ و‎ NEK Eh 
AL EN SKA JANG TI ANN امه قال اوه‎ a BASA ASLI 
Ant < 2 ر - 247 2- 0 ~ وم )و ,2 وت سل‎ 
Ana 36) انى‎ Pain bahi ي جال معا ي هر ير ةلا يعور‎ AI و ابو سمي‎ 


“ 


GANG و‎ < 21 EA ر امو 1م لس كر رير‎ TA Pd 2. P aa ر‎ 
PAN A PANEN AS paga GALAK ANG AA د‎ Sri 


pa 3 r 
وور ر و‎ ar . 7 KB I 
حَفْظت متَلِدُمَعَهُ‎ d RIJ 


6088. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah mengabariku Sa'id dan 'Atho' bin Yazid, bahwasanya Abu Hurairah 
mengabari keduanya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -lewat jalur periwayatan lain- 
Telah mengabariku Mahmud telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq Telah mengabari 
kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Atho' bin Yazid Al Laitsi dari Abu Hurairah mengatakan; 
Beberapa orang bertanya, 'wahai Rasulullah, apakah kami bisa melihat Tuhan kami pada hari 
kiamat? ' Nabi menjawab: "Apakah kalian mendapat kesulitan melihat matahari ketika tidak 
ada mendung?" 'Tidak wahai Rasulullah' Jawab mereka. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bertanya lagi; "Apakah kalian menadapat kesulitan melihat rembulan ketika purnama?" 
Mereka menjawab; 'Tidak wahai Rasulullah'. Nabi bersabda: "Sungguh kalian melihat-Nya 
pada hari kiamat. Allah kemudian menghimpun seluruh manusia kemudian berfirman; 'Siapa 
yang menyembah sesuatu, hendaklah ia mengikuti sesembahannya, ' Orang-orang pun 
mengikuti yang pernah disembahnya, ada yang mengikuti matahari karena menyembahnya, 
ada yang mengikuti bulan karena menyembahnya, ada yang mengikuti thaghut (segala 
sesembahan selain Allah) karena menyembahnya, sehingga yang tersisa adalah umat ini 
yang didalamnya terdapat orang-orang munafiknya. Allah kemudian mendatangi mereka 
dengan bentuk yang belum pernah mereka kenal, dan mengatakan; 'Aku adalah Tuhan 
kalian' Namun mereka malah menjawab; 'kami berlindung kepada Allah dari-MU, inilah 
tempat kami, sampai Tuhan kami mendatangi kami, kalaulah Tuhan kami mendatangi kami, 
niscaya kami mengenal-NYA.' Kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang 
mereka kenal dan mengatakan: 'AKU tuhan kalian! ' 'Betul, engkau tuhan kami' Jawab 
mereka. Mereka lantas mengikuti-Nya dan dipasanglah jembatan jahannam." Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Akulah manusia pertama-tama yang menyeberangi. 
Dan doa para rasul ketika itu ialah: "Allahumma Sallim-sallim (ya Allah selamatkanlah, 
selamatkanlah).' Dalam jembatan itu terdapat sekian banyak besi-besi pengait seperti pohon 
yang berduri tajam. Bukankah kalian pernah melihat pohon berduri tajam?". 'betul, ya 
Rasulullah, "jawab mereka. Nabi meneruskan; 'Besi-besi pengait itu bagaikan pohon berduri 
tajam, hanya tidak ada yang tahu besarannya selain Allah. Besi-besi pengait itu menyambar 
manusia tergantung dengan amalan mereka, ada diantara mereka yang celaka lantaran 
amalannya, ada diantara mereka yang tercabik kemudian selamat. Hingga jika Allah selesai 
memutuskan diantara hamba-Nya, dan ingin mengeluarkan yang dikehendaki-NYA dari 
neraka dari mereka yang mengucapkan laa-ilaaha-illallah, Dia perintahkan malaikat untuk 
mengentaskan mereka, dan para malaikat mengenali mereka dengan bekas-bekas sujud, dan 
Allah mengharamkan neraka untuk memakan bekas-bekas sujud yang ada pada diri anak 
Adam, malaikat pun mengentaskan mereka setelah mereka gosong terbakar, mereka 
diguyur air yang disebut dengan air kehidupan, sehingga mereka tumbuh bagaikan 
tumbuhnya biji di tepi sungai, dan ada seseorang diantara mereka menghadapkan wajahnya 
kearah neraka dan mengatakan, 'Ya tuhanku, bau neraka telah menyesakkan hidungku dan 
nyalanya telah membakarku, maka palingkanlah wajahku dari neraka.' Hamba itu tiada henti 
memanjatkan doa untuk dipalingkan wajahnya dari neraka. Maka Allah berfirman: 'bisa jadi 
engkau jika AKU kabulkan permintaanmu, kamu minta yang lain lagi! ' hamba itu menjawab: 
"Tidak, demi kebesaran -MU, aku tidak akan meminta yang lain lagi'. Allah pun memalingkan 
wajahnya dari neraka. Tetapi setelah itu ia meminta kembali: 'ya Tuhanku, dekatkanlah aku 
ke pintu surga!.' Allah menegur: 'Bukankah engkau telah menyatakan sanggup untuk tidak 


meminta-KU selainnya, celaka engkau wahai anak adam, betapa banyaknya alasanmu! ' 
hamba itu tiada henti memohon, sehingga Allah pun menjawab, 'bisa jadi jika AKU kabulkan 
permintaanmu, kamu akan meminta-KU yang lain lagi. Hamba menjawab: 'Tidak, demi 
kebesaran-MU, saya tidak akan meminta-MU selainnya.' Maka Allah meminta janji dan ikrar 
agar ia tidak meminta-NYA selain itu, sehingga Allah mendekatkannya ke pintu surga. Namun 
setelah hamba tadi melihat isinya, ia diam beberapa saat sesuai kehendak Allah, kemudian ia 
berkata: 'Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam surga! ' Allah menjawab: 'Bukankah 
engkau telah menyatakan sanggup untuk tidak meminta-KU selainnya, celaka engkau wahai 
anak Adam, alangkah banyaknya alasanmu'. Hamba terus merengek dengan mengucapkan: 
'Wahai Tuhanku, janganlah Engkau jadikan aku menjadi manusia yang paling sengsara.' 
Hamba tiada henti memanjatkan doanya hingga Allah tertawa. Dan jika Allah telah tertawa, 
berarti ia mengizinkan hamba-NYA masuk surga. Setelah hamba memasukinya, dikatakan 
kepadanya: 'mengkhayallah seperti ini! ' maka ia pun mengkhayal, kemudian dikatakan 
kepadanya lagi: 'mengkhayallah seperti ini! ' maka ia pun mengkhayal sampai khayalannya 
benar-benar habis, kemudian Allah berkata kepadanya: 'Inilah bagimu dan semisalnya'." Kata 
Abu Hurairah: "itulah laki-laki penghuni surga yang terakhir kali masuk." Kata 'Atho': Dan Abu 
Sa'id Al Khudzri sedang duduk bersama Abu Hurairah, dan ia tidak merubah haditsnya 
sedikitpun hingga ketika sampai sabdanya; 'Ini bagimu dan semisalnya bersamanya.' Maka 
Abu Sa'id menyelah: aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
Ini bagimu dan sepuluh kali semisalnya.' Abu Hurairah menjawab: 'yang aku hafal adalah 
semisalnya bersamanya.' 


Bab: Telaga 


g - 
Z م‎ s Z Z Pd Z r% “5 
2 LAN 5 أن 2 الث زنب‎ 212 Lu e2 سلا‎ AE ASI ر‎ ARAS rana 
DA 3 DA DA 7 : caka 
- 2 - - نت‎ + Z ma 
p 2 2 
A 


Pa A A NA 0 
PIA KL SE 3 


6089. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Hammad telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Sulaiman dari Syagig dari Abdullah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Akulah yang mendahului kalian yang mendatangi telaga." 


BEJ سنت او‎ IE A PAKAI KALA PASAR NE ALE وا‎ 
2r 4 Z pid 7 
Z 
NGONG اا‎ CET DAREI D 21244 ر ا 247 وا ف‎ LA 27 
PEN Ni ab قال تافر‎ ka A NA a 
Ar 3 = AGA 


4 PA هن‎ > SNG 5 aj as Kar DR ا‎ yai I(3 I م‎ Â 
SI َك لا تدر ي مَاأحدَئو‎ NG AI GI فقو‎ LA ر جال م ئ ڪم‎ 


زد A‏ انحو لاس وار قاع و ا بو بوك مات Tel‏ رلك له 0 
Jala gl ole‏ قال a‏ ع نا ي gaib akih Jala‏ صل asa EN‏ 


6090. Telah menceritakan kepadaku Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mughirah mengatakan, 
aku mendengar Abu Wa'il dari Abdullah radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Akulah yang mendahului kalian yang mendatangi telaga, dan 
diperlihatkan bersamaku beberapa orang diantara kalian, kemudian dicabut dari 
pandanganku, maka aku pun berteriak, 'ya rabbi, itu sahabatku! ' maka ada suara; 'Engkau 
tak tahu yang mereka lakukan sepeninggalmu'." hadits ini diperkuat oleh oleh 'Ashim dari 


Abu Wa'il. Dan Husain mengatakan: dari Abu Wa'il dari Khudzaifah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


“sah DETAR مقع‎ Da LA 


6091. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ubaidullah telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar radliyallahu'anhuma, dari 


Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Di hadapan kalian ada telaga 
sebagaimana jarak antara Jarba' dan Adzruh." 


LA 


حَدَدْنِي عَمرُو yi beni ANE jg PAS KE Kam DA‏ جُبيرْ عَنْ 
اټ ن عباس رضي AAA NAN AIE AE GAN LAN MEN LAN YEL‏ 


4 


AA AN ANG KANG Nana BEAN ب في‎ SAH: An ا‎ 
6092. Telah menceritakan kepadaku Amru bin Muhammad telah menceritakan kepada kami 
Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dan 'Atho' bin Saib dari Sa'id bin Jubair 
dari Ibnu 'Abbas radliyallahu'anhu mengatakan; 'Kautsar adalah sekian banyak kebaikan yang 
Allah berikan kepada Muhammad.' Abu Bisyr berkata: saya bertanya kepada Sa'id; 'banyak 
orang beranggapan bahwa al kautsar adalah nama sungai di surga.' Sa'id menjawab: "Sungai 
di surga hanyalah satu diantara sekian banyak kebaikan yang Allah berikan kepadanya.' 


LING s jat ANE JJ BE Pena Bap anaa 


en AN al ANA‏ مس AA‏ ما aa bah‏ ل 
Ia SAS EA Sean, HE‏ 


6093. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada 
kami Nafi' bin Umar dari Ibnu Abi Mulaikah mengatakan; Abdullah bin Umar mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telagaku jauhnya sejauh perjalanan sebulan, 
airnya lebih putih daripada susu, dan baunya lebih wangi daripada minyak misik, dan 
cangkirnya bagaikan bintang di langit, siapa meminumnya ia tak akan haus selama-lamanya." 


5 


Ng Ka ea 25 535 000 ال‎ ptt SA 
MAN PE HN 


6094. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair mengatakan, telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahab dari Yunus, Ibnu Syihab mengatakan: telah menceritakan kepadaku 
Anas bin Malik radliyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 


bersabda: "Luas telagaku bagaikan antara Eiliya dan Shan'a di Yaman, dan berisikan kendi- 
kendi yang jumlahnya bagaikan jumlah bintang di langit. 


EA و‎ daa e MEI As 
Anas 2 Naga اذش به‎ ISA ASI 
ور‎ 


sii Sr ang dog PIL PAN 
ARAB NGENAL A BBS asi 


6095. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Oatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam --lewat jalur 
periwayatan lain- Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid Telah menceritakan 
kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah telah menceritakan 
kepada kami Anas bin Malik dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "ketika 
kami berjalan di surga, tiba-tiba ada sungai yang pinggirnya berupa kubah-kubah dari 
mutiara berongga. Saya bertanya: 'Apa ini hai Jibril? "Jibril menjawab: "Inilah al kautsar yang 
Allah berikan untukmu, ' ternyata tanahnya atau bau wanginya terbuat dari minyak misik 
adzfar" -Hudbah ragu kepastiannya, tanah atau baunya--. 


kasak Naat PANAS SR A AA SAS 


PA 7 ba و‎ GE y ? A? 7 و و م ساس‎ A6 Kuas 
KENYAL AG SE l é Bp yaah Bae SES NE 
Ato AK 


6096. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Ada beberapa orang sahabatku menuju telagaku, hingga di 
waktu selanjutnya aku tahu bahwa mereka disingkirkan dariku sehingga aku berteriak-teriak, 
(mereka) sahabatku!, ' maka Allah menjawab: 'Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan 
sepeninggalmu'." 


LANTAI sa 5 ALA AE خاد بنا يمر‎ 


des ay 
IE 3 JUAN قَسَمِعَنِي‎ MIE بی د‎ SIAGA SR AAS 
Ie 


3 Ea 3 asal AG SA EMS SEE aan CLS 


2 


A 


36 7 PA 


F1 ag SIES A‏ بعد ك هافو ل س حقاش ځقا لمن يعدي و قال ا 


2 2 8 ار داع ر و دع رر sean‏ 
سحقا بعد E MAYAN‏ 


ر وماس 


عن ب GN MAAN ian MEA‏ وت أ انف الله 
SEAT be IE PATEH aa Lasak, FACEN Para‏ 
sin J3 ANTA Ku PA AKG Para entar CON 33‏ 


6097. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Mutharrif telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'd 
mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akulah pertama-tama yang 
mendangi telaga, siapa yang menuju telagaku akan minum, dan siapa yang meminumnya tak 
akan haus selama-lamanya, sungguh akan ada beberapa kaum yang mendatangiku dan aku 
mengenalnya dan mereka juga mengenaliku, kemudian antara aku dan mereka dihalangi." 
Kata Abu Hazim, Nu'man bin Abi 'Ayyasy mendengarku, maka ia berkomentar: 'Beginikah 
kamu mendengar dari Sahal? ''Iya' Jawabku. Lalu ia berujar, "Saya bersaksi kepada Abu Sa'id 
Alkhudzri, sungguh aku mendengarnya dan dia menambahi redaksi: "aku berkata: 'mereka 
adalah golonganku! ' tetapi di jawab: "Sungguh engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan 
sepeninggalmu! ' Maka aku berkata: 'menjauh, menjauh, bagi orang yang mengubah 
(agama) sepeninggalku." Kata Ibnu 'Abbas, istilah suhgan maknanya menjauh. Sahig 
maknanya ba'id (jauh). Ashago maknanya ab'ada (menjauhkan). Sedang Ahmad bin Syabib 
bin Sa'id Al Habathi mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Yunus dari 
Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah bahwasanya ia menceritakan, bahwa 
Rasulullah shallallahu “alaihi wasallam bersabda: "Pada hari kiamat beberapa orang 
sahabatku mendatangiku, kemudian mereka disingkirkan dari telaga, maka aku katakan: 'ya 
rabbi, (mereka) sahabatku! ' Allah menjawab: 'Kamu tak mempunyai pengetahuan tentang 
yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Mereka berbalik ke belakang dengan melakukan 
murtad, bid'ah dan dosa besar." 


KE LEAN AE NE SAE وَهُبِكقَال1‎ 3 en MOAIE 


PENA an patas AI Ai la sale PAD; feili 
ANAA SUNAN) ليا رَ ب أَصحَا ي قيفو‎ ee gas LL $ 

4 راس‎ Lu 5 > 57 RS Zazi - xi 8, 

aa aan an PAN se Ap AN AN‏ لَه 


Ba AL و‎ 


Ke Yan KE RN NE ACATA Pan ka pala 
ووه واف ووم ور ر‎ l, 2 A AAN KANG SN 
adas الهبّنِ أي ر افع عَنَ أبي هر يرَةعَنَ النْبِيّ صل الله‎ 


6098. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahab mengatakan: telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul 
Musayyab; bahwasanya ia menceritakan dari beberapa sahabat Nabi, bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Beberapa orang sahabatku mendatangi telaga, lalu 
mereka dijauhkan dari telaga, maka aku berkata: '(mereka) para sahabatku, ' Allah 
menjawab: 'Sungguh engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang apa yang mereka 
kerjakan sepeninggalmu, mereka berbalik ke belakang dengan melakukan murtad, bid'ah 
dan dosa besar." Dan Syu'aib mengatakan dari Az Zuhri, Abu Hurairah menceritakan dari 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan redaksi: 'yujla`un' sedang Ugail mengatakan dengan 
redaksi 'Fayuhalla uuna', sedang Zubaidi mengatakan dari Az Zuhri dari Muhammad bin Ali 
dari Ubaidillah bin Abi Rafi' dari Abu Hurairah radliyallahu'anhu. 


4 


: géi Jas Nan : MASA Sis Sa Ans اهيز‎ Ai 


Pa 


BPA AI BELI esa je Naa Pele Annas 
5 Pa a? Iin و‎ p 04 A كال‎ NG رعو‎ Au < KAN بن‎ 
ANGE 22 TAY يقال إلى النَارِوَاللوقلت‎ LAS LAB NG BS 


As رمه‎ 2-5 1 PSP سل ع‎ PAN Lo كمس‎ 12 AL و‎ 
Nga AAN ASASI SAMA 5 


A Bp Uta ri MN IKA EN AJ PAUL HAN ieli 


2 


6099. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Fulaih telah menceritakan kepada kami Ayahku mengatakan; 
telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atho' bin Yasar dari Abu Hurairah, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "ketika kami berdiri, tiba-tiba ada 
serombongan manusia, hingga jika ketika aku telah mengenal mereka, ada seseorang 
muncul di antara aku dan mereka dan mengatakan: 'Ayo kemari! ' Saya bertanya: 'Kemana? ' 
dia menjawab: 'ke neraka, demi Allah." saya bertanya: 'ada apa dengan mereka? ' dia 
menjawab, 'Sesungguhnya mereka berbalik ke belakang mereka sepeninggalmu dengan 
melakukan murtad, bid'ah dan dosa besar. Kemudian tiba-tiba ada serombongan manusia, 
hingga jika ketika aku telah mengenal mereka, ada seseorang muncul di antara aku dan 
mereka dan mengatakan: 'Ayo kemari! ' Saya bertanya: 'Kemana? ' dia menjawab, 'ke 
neraka, demi Allah.' saya bertanya, 'ada apa dengan mereka? ' dia menjawab, 
'Sesungguhnya mereka berbalik ke belakang mereka sepeninggalmu dengan melakukan 
murtad, bid'ah dan dosa besar. Dan aku mengira bahwa tak ada yang selamat dari mereka 
selain sudah seperti unta yang keliaran siang malam." 


- 2 57 2 22 225 orl 5 ىت‎ 2 2 KPA Zr 2 2 ر‎ 

Bh bas‏ اهيب PASI SAS AAN‏ بَنْعِياض KA E‏ اللَهِعَنَ خبَيّبٍ Ji NI‏ عن حَفُْص 
l 2‏ شاعو N MK giz ZA Gas LG 5 PE NA‏ ر la‏ 
SAI Na NG sale IAI sh SEE iN 2 a‏ 

<2 8 و ت ر‎ MA 

Pemegang 

6100. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami 
Anas bin 'lyadh dari Ubaidullah dari Habib bin Abdurrahman dari Hafs bin 'Ashim dari Abu 


Hurairah radliyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Antara rumah dan minbarku ada taman surga, dan minbarku diatas telagaku." 


KIS صل‎ NE UCI مُت‎ LAS EM EN, NU ara 


PA Abi) وَسَلَّمْيَقُو‎ 


6101. Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari 
Syu'bah dari Abdul Malik berkata; Aku mendengar Jundab menuturkan, 'aku mendengar 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku adalah yang mendahului mendatangi 
telaga." 


LA 


e SN رِيدَعَ نأي‎ PES ENAM AE SAS 
LA 3 IIS KN ES SA ES MN TEA: pa 
a Í ed Sás pig 


LA 


SN Hd بعري و‎ NS PN EU sal 32 Maa UN 


6102. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Khalid telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yazid dari Abu Al Khair dari Ugbah radliallahu 'anhu, bahwasanya Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam suatu hari pernah keluar dan menyalatkan para sahabat yang gugur di 
perang Uhud, kemudian beliau pergi keatas minbar dan bersabda: "Aku lebih dahulu wafat 
daripada kalian, dan aku menjadi saksi atas kalian, dan aku demi Allah, sungguh aku melihat 
telagaku sekarang, dan aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi, 
demi Allah, saya tidak mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, namun 
yang aku khawatirkan atas kalian adalah kalian berlomba-loba mendapatkannya." 


BEAN ITA AAS SIUP Ia PSS عبد‎ SE Sis 
BA AA NAMBAH isa Kesas AE AA Shs 


CREEP EENAA عن ڪار‎ REON 


Jini laas الْمسَتَوَرِدتِرَ‎ JENI SNI JA كم‎ ENAK AN gag 
Su 


6103. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Harami bin Umarah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ma'bad bin Khalid 
bahwasanya ia mendengar Haritsah bin Wahab mengatakan; Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menyebut-nyebut telaga, kemudian beliau bersabda: "Jaraknya 
sebagaimana jarak antara Madinah dan Shan'a, " Sedang Ibnu Abi 'Adi menambahkan; dari 
Syubah dari Ma'bad bin Khalid dari Haritsah, ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
(diantara kutipan ucapannya): "Jaraknya antara Shan'a dan Madinah." Mustaurid lantas 
bertanya kepadanya; 'Bukankah engkau mendengar beliau menyebut kendi-kendi? ' Haritsah 
menjawab; 'Tidak'. Kata Mustaurid; 'Dalam telaga itu kendi-kendi yang kelihatan (sedemikian 
banyaknya) seperti bintang-bintang.' 


2 


Aa‏ 3 و ه 2س NY‏ ? کا کک 31 و Tag AWAN KAU‏ 2 ا ا 
سعيا KERIAN‏ جر ل دزي جناي Ng na Md EN‏ رصي 

_ 2 4 رور‎ NG 5. R FR Tw و ر‎ (ee ور‎ ML ج‎ NK AL 

| A AVAE 25) A ما‎ < AA TA A 5 4 w w 0 SI sA NE 2 م مس‎ 

a‏ ناس دون فاقول يارب aa‏ و من متي فيقالهل شعت مَاعملوا بعد ك و الوِمَا بر حو 

: 2 عا اعا اا هفك‎ 5 SAMM ىق‎ KAA Pena an اعا‎ Ia D 

ير جعو IS‏ آعقا م si 7 SAS‏ الله Kepi sas BJ‏ ِنَاأَوٌ نف ع عن 

OE OS KENA A‏ لد 
دينتا | بكم POS‏ جعونَ على 7 


6104. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam dari Nafi' bi Umar mengatakan: 
telah menceritakan kepadaku Ibnu Abi Mulaikah dari Asma' binti Abu bakar radliallahu 
'anhuma, menuturkan: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya adalah manusia 
yang lebih dahulu menuju telaga hingga aku bisa melihat siapa saja diantara kalian yang 
menuju telagaku, dan ada beberapa orang selainku ditahan sehingga aku mengatakan, 
'Wahai Rabbi, ia adalah bagian dari diriku dan diantara umatku! ' maka di jawab: 'Apakah 
kamu sadar apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, demi Allah, mereka tak henti-hentinya 
berbalik ke belakang (murtad), " Ibnu Abi Mulaikah selalu memanjatkan do'a: ALLAAHUMMA 
INNAA NA'UUDZU BIKA AN NARJI'A 'ALAA A'OAABINAA AW NUFTANA 'AN DIININAA (Ya 
Allah, kami berlindung kepada-Mu dari berbalik kearah ke belakang (murtad) atau terkena 
musibah dalam agama kami, sebagaimana kutipan firman Allah: '"A'gaabikum tankishuuna' 
kalian berbalik kearah belakang, murtad. (OS. Almukminun 66). 


Kitab: Oadar 
Bab: Takdir 


rg 


PA ju a MeL Asiah ASM EA Uma P1 53 


A 


ESNE واا ار‎ PAM SENAI Aan وَهْبِعَنْعَبَدٍ‎ 
223 PN WA 1 AAA ذلك 4ي‎ Jaba اهمع لك يكو مضه‎ pins anas apa حم‎ 


26 رو م‎ WAT: 0 A PEE بر اير‎ 2 Pa 
CE وَالَجُلَيَمْمَلَيعَمَلِ‎ isa GAN han BS gak a بارع برزقه‎ 


P ره ر ا عه‎ 3 2 P 5 2 : و‎ 
BEBAN JAN Jr JS LA ihg ige WAE gas 0 EA 
AE Gaon 5 ع أو‎ NG KEL Lo تا تكو ريد تكد‎ Ia SARS Jaa x AAN AA 


nah GN Oa JEN JAN بِعَمَل‎ Jaba) 


6105. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid, Hisyam bin Abdul Malik telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah telah memberitakan kepadaku Sulaiman Al A'masy 
mengatakan, saya mendengar Zaid bin Wahab dari Abdullah mengatakan, telah 
menceritakan kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seorang yang jujur lagi di 
benarkan, bersabda: "Sungguh salah seorang diantara kalian dihimpun dalam perut ibunya 
selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah juga seperti itu, kemudian 
menjadi segumpal daging juga seperti itu, kemudian Allah mengutus malaikat dan 
diperintahkannya dengan empat hal, rejekinya, ajalnya, sengsara ataukah bahagia, demi 
Allah, sungguh salah seorang diantara kalian, atau sungguh ada seseorang yang telah 
mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga tak ada jarak antara dia dan 
neraka selain sehasta atau sejengkal, tetapi takdir mendahuluinya sehingga ia mengamalkan 
amalan penghuni surga sehingga ia memasukinya. Dan sungguh ada seseorang yang 
mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, sehingga tak ada jarak antara dia dan neraka 
selain sehasta atau dua hasta, lantas takdir mendahuluinya sehingga ia melakukan amalan- 
amalan penghuni neraka sehingga ia memasukinya." Sedang Adam mengatakan dengan 
redaksi 'kecuali tinggal sehasta'. 


DN EA KN AE عن‎ pa WA Mei 


ر ور و ت و za‏ قا 12 E w -4 MAWA 12 s1‏ كم 

ena A Je Saga 2 We aé 
ZA و‎ <ô 5 eg 2% A A RAZ 2624 A Ea وه‎ 

EA ai‏ ادال asi SAN cake‏ :يد قا الوذ 


A 
- 


PA AL PE MPa! 


6106. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Malik radliyallahu'anhu, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah mengutus malaikat pada setiap rahim, 


kemudian malaikat tersebut mengatakan, 'Ya rabbi, ataukah sebatas segumpal mani?, ya 
rabbi, ataukah sebatas segumpal darah?, ya rabbi, ataukah sebatas segumpal daging?, ' dan 
jika Allah berkehendak memutuskan penciptaannya, malaikat mengatakan: 'ya rabbi, 
ataukah laki-laki ataukah perempuan?, sengsarakah ataukah bahagia?, seberapa rejekinya, 
kapan ajalnya?, "lantas ditulis, demikian pula dalam perut ibunya." 


Bab: Pena telah kering menulis ilmu Allah 


م ی کے و ر بے ھور ر NENI aa KE JBS A Pa‏ 


ra 


لها 


A ANG GA ML NG 2%, at مر ه عوه‎ AZAL? © P » 
Peak EA, KAA SN 


4 


5 PAN A ت‎ UP: 0 

Nga) GA Jas JO Is gkah 
6107. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Yazid Ar Risyk menuturkan; aku mendengar Mutharrif bin 
Abdullah bin Syikhkhir menceritakan dari Imran bin Hushain menuturkan; ada seorang laki- 
laki mengatakan; 'Wahai Rasulullah, apakah penghuni surga dan penghuni neraka telah 
diketahui? ''Iya' jawab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Orang tadi bertanya lagi; lantas apa 
gunanya orang beramal? ' Nabi menjawab: "setiap orang mengamalkan sesuai dengan 
kehendak penciptannya, -atau- kepada yang dimudahkan baginya." 


Bab: Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan 


MEA Keng Sea RS Aw KE AS LE LA era 
کا‎ VANS 8 كنأو كال‎ A م‎ ja NGA, MA) Jaa JA EA 23 
6108. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair 
dari Ibnu 'Abbas radliyallahu'anhuma mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya 
tentang anak-anak musyrikin, maka beliau bersabda: "Allah lebih tahu apa yang mereka 
kerjakan." 


SAN Abg SEA Pa Pn 


Pd 


A 4 TIAL ES ور ےر‎ AA 
PA کین قال الله عَم ہما‎ A aig ASe gta a يفول ل رلا‎ AN 
6109. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab mengatakan telah menceritakan kepadaku 'Atho' bin Yazid 
bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah radliyallahu'anhu menuturkan: Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam pernah ditanya tentang anak-anak musyrikin, beliau menjawab: 
"Allah lebih tahu apa yang mereka kerjakan." 


A 


ا و دم 


Dg elang Basa AN SAI Mas Aa pa ARE n‏ هِرَيّرَةٌقَالَقَالَ 


US aa ai as A bsa ولاقو دعل‎ ga WA AA 97 LA وا‎ 
SAM AA NG SISA 5 KAE AA تيجو‎ 233 


yag Iya‏ وهو صقو Pera ta IN La‏ كامُو اعَامِلِينَ 


6110. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Ibrahim Telah memberitakan ekpada kami 
Abdurrazag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah 
mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tak ada bayi yang dilahirkan 
selain dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orangtuanyalah yang menjadikannya 
yahudi atau nashrani, sebagaimana kalian memperanakkan hewan, adakah kalian dapatkan 
diantaranya ada yang terpotong hidungnya hingga kalian yang memotongnya sendiri?" 
Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu perihal mereka yang mati saat 
masih kecil?" Nabi menjawab: "Allah lebih tahu yang mereka kerjakan." 


Bab: Ketetapan Allah telah ditetapkan 


AIA يرال ال‎ Nee PEN NE MEA ANA SA 
3 b AA ع صحفتهار‎ KAA SAJ و‎ 


6111. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah memberitakan kepada kami 
Malik dari Abu Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang wanita meminta agar madunya diceraikan, 
dengan tujuan ia memperoleh bagian piring lebih banyak, lantas ia sendiri yang 
dipertahankan menjadi isteri, sebab baginya apa yang telah ditakdirkan." 


A 


AE LA POUAKA‏ اَن عام ناي PER‏ ع ڪََأْسَامَةَقال x Kelis‏ دال 
PELAT AER E TA A‏ 3 


7 7 
7 ZE 0 


0 
TA MA JI Pat AA NG BE tb 
اک ا‎ An - 5 - 


6112. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Israil dari 'Ashim dari Abu Utsman dari Usamah menuturkan: kami pernah di dekat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba salah seorang utusan puteri beliau mendatanginya, 
ketika itu beliau tengah bersama Sa'd, Ubay bin Ka'b dan Mu'adz, utusan itu mengabarkan 
bahwa anak dari puteri beliau telah meninggal. Nabi kemudian mengutus seorang utusan 
dan menyampaikan pesan dengan kalimat: "milik Allah yang diambil-Nya, dan milik Allah 
yang diberikan-Nya, kesemuanya telah ditakdirkan ajalnya, maka hendaklah engkau 
bersabar dan mengharap memperoleh pahala." 


AEA ga Cha‏ ځا یوش KEJU AH NG ME‏ بز 


A 


® 


2 


Kedai جالشء عِنَدَ التي صل الع‎ ALASAN HN SAN Ma SB EPA 
ر شولام‎ BIA ى ق‎ AS NE AA LAK MBA AA BAN 


Lg zÊ و‎ KARZ, + ور‎ EA 7 4 
SN aas AI AS MEI دل ك لا ع کێڪ م‎ PA نك‎ fasa AEN 
BE َر ج‎ 


6113. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa telah memberitakan kepada kami 
Abdullah, telah memberitakan kepada kami Yunus dari Az Zuhri menuturkan; telah 
memberitakan kepadaku Abdullah bin Muhairiz Al Jumahi bahsawanya Abu Said Al Khudzri 
memberitakan kepada dia, bahwa ketika ia duduk-duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, ada seorang laki-laki anshar dan berujar; 'Wahai Rasulullah, kami memperoleh 
tawanan wanita namun kami juga menyukai harta, bagaimana tanggapan anda mengenai 
'azl? ' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "apa kalian mengerjakan itu dengan 
anggapan tidak akan mendatangkan anak? Hendaklah tidak usah kalian lakukan, sebab 
tidaklah sebuah jiwa yang telah Allah tetapkan untuk muncul selain musti akan terjadi." 


IM 


SETELAN Go SEA Sad PEN EN NS مس مو‎ ga PA SA 
Kn NAN AS KALA paidi كيه وسم‎ DIANA 
BAN PARA NAUA Pelan AN NE aa 


6114. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Al A'masy dari Abu wa'il dari Khudzaifah radliyallahu'anhu mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami, yang dalam khutbah itu 
tidaklah beliau tinggalkan sesuatu yang terjadi hingga kiamat tiba, selain beliau sebutkan, 
yang tahu akan mengetahuinya, dan yang bodoh tidak mengetahuinya, sungguh aku telah 
melihat sesuatu yang pernah kulupakan, lantas aku tahu suatu hal yang tidak diketahui 
seseorang karena ia belum melihatnya, lantas ia pun melihatnya dan mengetahuinya. 


bê gal NGE a عَنْسَعْدِ‎ ik E NE ناي‎ SG aaa 
Ae 323 Mani BA gala a e 


A 


LA LA 


که ماحد لاد كب مَقَعَدُممنَالنَا رِأَوْ SA era ja‏ ماقو AIA ISSI‏ 


SIM AA SEA TEEN 


6115. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Sa'd bin 
Ubaidah dari Abu Abdurrahman as Sulami dari Ali radliallahu 'anhu mengatakan; kami 
duduk-duduk bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu beliau membawa 
tongkat yang beliau gunakan untuk memukul-mukul di tanah, kemudian beliau bersabda: 


HE 


"Tidaklah salah seorang diantara kalian selain telah ditentukan tempat tinggalnya di neraka 
atau di surga." Maka seseorang berujar, 'kalau begitu, kita bertawakkal saja ya Rasulullah? ' 
Nabi menjawab: "Jangan, beramallah, sebab semua orang telah dimudahkan, " kemudian 
beliau membaca ayat; 'Adapun orang yang memberikan hartanya lantas bertagwa' (OS. Allail 
ayat 5). 


Bab: Amalan dihitung dengan penutupannya 


- 
ع و Ant‏ 


ر ر 4 2 ME‏ عبرم و 2 مه م > 5 224 س ص و سا و Z, z GA‏ 


Z LG EA IA‏ ?2224 6 ” و ر ر ر كر و en‏ ر 
هرَيْرَةَرَضِيَ a Je Ngan RA NG GEN‏ حي فقا رسو ل الله صل الله 


A Laz 2 - 7 2% 00 rd 1 7 0 x 
KAN ira Ja a gas LIS JEN JANG a ARE MAN مِمَنَمَعَهُيَدَعِي‎ an 
4 Pd z 4 Z < $ Lass ZSL 2 2 Z IRA 
IAI TE A JA SALES AS اقتال و‎ 


LP Yata سر‎ RA 4 . TAS?” NG 2 alo 036. í Ta 59 ee E 
. AL S Zes nA? - ام £ مرا 2 | عن ودام‎ < 27 


A 


LA 


A LA 


KEB gênah al jani NG JÊN JANG i a GA Jo LANJUSA الْجرًا‎ 


AY LAN 7 2|22 LANG NG { 2 ر‎ ? GAA Nr ا‎ A 
MANG, gag aking كتاتتهفانتر‎ Jon جل ألم الجرًا ح فَأَهْوَى‎ MA Gal ذلك‎ IE هو‎ 


IM 
27 AL w 


a A, Bin S,‏ 0 يور + س Gia A‏ اه 
رِجَالمِنَالْمْسَلِمِينَ a ÉN GAS ANG yan SGN i ka aE Sana‏ 
رشا د DL, A‏ 


La AN LAN JE SENG سم يا بال قم‎ pad EN رسو ل الله صل‎ IA IG ASI 
Kepa BISA و‎ 


6116. Telah menceritakan kepada kami Hibban bin Musa Telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; kami menghadiri perang Khaibar bersama Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam, kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam berkata 
terhadap seseorang yang turut bersama beliau yang mengaku dirinya muslim: "Orang ini 
penghuni neraka." Ketika peperangan terjadi, Orang tadi berperang dengan gigih, kemudian 
orang tersebut terkena luka yang lumayan banyak, dan luka-luka itu pun membuatnya tak 
bergeming. Seorang sahabat Nabi shallallahu "alaihi wasallam datang dan berujar: 'Hai 
Rasulullah, apakah anda telah melihat lelaki yang engkau katakan bahwa dia termasuk 
penghuni neraka?, sungguh dia telah berperang sedemikian gigihnya dan mendapat luka 
sedemikian banyak.'. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tetap mengatakan: "Dia termasuk 
penghuni neraka." Nyaris sebagian kaum muslimin menjadi ragu terhadap ucapan beliau. 
Ketika kondisi dalam sedemikian itu, laki-laki tadi merasakan derita luka yang perih, lantas 
dengan tangannya ia mengambil kantong anak panahnya, ia ambil salah satu panahnya dan 
ia pergunakan untuk bunuh diri. Dengan serta merta beberapa lelaki dari kaum muslimin 
menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan berujar: "Wahai Rasulullah, Allah telah 
membenarkan ucapanmu, sungguh fulan melakukan bunuh diri." Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "ya Bilal, berdirilah, dan umumkanlah, tidak akan 


masuk surga kecuali mukmin, dan Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki yang 
durhaka." 


2 


SA و حازم ڪن مهل سار لاي‎ SEE مزج دتا يو‎ Ah 
لاله‎ LAN Pan 4 a dia NGANG A BAN EA al 


x 


A BUSI NEE NEE 
AAS SS Pura AS PAN IE Já 33 KY 

kane adan KE Je MEN IE ag ََکذَََه كی ر‎ 
xí Pe EN Inna Ja sd 0 NA NAMUN Sasa 
CAN اشتشكل‎ PAUS PI A AA JA ah as و‎ 


Zr 


aaa JANJI AANG IN Ke ala pala Par DI ANIS نَفْسَهُ‎ JE 


A 


عر 7 


BKI Kai KAN‏ اتم 


6117. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam telah menceritakan kepada 
kami Abu Ghassan telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahal bin Sa'd bahwasanya 
ada seorang muslimin yang gagah berani dalam peperangan ikut serta bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memperhatikan 
orang itu dan berujar; "Barangsiapa ingin melihat lelaki penghuni neraka, silahkan lihat orang 
ini." Seorang laki-laki akhirnya menguntitnya, dan rupanya lelaki tersebut merupakan orang 
yang paling ganas terhadap orang-orang musyrik. akhirnya lelaki tersebut terluka dan dia 
ingin segera dijemput kematian sebelum waktunya, maka ia ambil pucuk pedangnya dan ia 
letakkan di dadanya kemudian ia hunjamkan hingga tembus diantara kedua lengannya. 
Orang yang menguntit lelaki tersebut langsung menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
dan berujar; 'Saya bersaksi bahwa engkau utusan Allah.' 'apa itu? ' Tanya Nabi. Orang tadi 
menjawab; 'anda berkata terhadap; 'siapa yang ingin melihat penghuni neraka, silahkan lihat 
orang ini, ' orang itu merupakan orang yang paling pemberani diantara kami, kaum 
muslimin. Lalu aku tahu, ternyata dia mati tidak diatas kelslaman, sebab dikala ia mendapat 
luka, ia tak sabar menanti kematian, lalu bunuh diri.' Seketika itu pula Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sungguh ada seorang hamba yang melakukan amalan-amalan penghuni 
neraka, namun berakhir menjadi penghuni surga, dan ada seorang hamba yang 
mengamalkan amalan-amalan penghuni surga, namun berakhir menjadi penghuni neraka, 
sungguh amalan itu ditentukan dengan penutupan." 


Bab: Nadzar hamba dan takdir Allah 


rg 


ANGEN رضي‎ AE NE ais Aja 
1 kara 4 -$ IA 2,10 r h Z 2G 5 > ر‎ 54 LAH 
Ie Ban PENS 635323 NG IG SEN للَعَكَيَهوَسَلَّم‎ LE LAN 


6118. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Manshur dari Abdullah bin Murrah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma mengatakan: 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang nadzar dan bersabda: "sesungguhnya nadzar tidak 
menolak apa-apa, dan hanyasanya dia dikeluarkan dari orang bakhil." 


ho Nokii Pa Aa OE EY محمد‎ PEN SS 


-5555 
a5 e 


GT 


38 AH agak ڪن‎ 325 38538 Bisa As e 


Jeong sán 


6119. Telah menceritakan kepada kami Bisyir bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengbarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari 
Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda (Allah berfirman); "Nadzar tak 
akan mendatangkan sesuatu bagi anak Adam yang belum Aku takdirkan sebelumnya, namun 
takdir yang telah Kutetapkan baginyalah yang bakalan menjumpainya, dan Aku telah 
mentakdirkannya kepadanya untuk Aku keluarkan dari orang bakhil." 


Bab: Tiada daya dan kekuatan selain dengan pertolongan Allah 


< 


LE Ke SANA NYENG عند الها خو‎ 


A 


BA Sera SAJA yaa 32 


VE AGE KA VE a PAT MIA BAN 


JAENA A ja KEN Je NG) gen EA SU ASN sa 


A Ba. 


KANGIN A عْونَنَعِيعَابَصيرَ‎ LLI GLEN ; PAR ys 10 
EE Na BAN Sa 


6120. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Mugatil Abul Hasan telah mengabarkan 
kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Khalid Al Hadzdza' dari Abu Utsman 
an Nahdi dari Abu Musa menuturkan: kami pernah bersama Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dalam suatu peperangan, kami tidak menaiki tanah mendaki atau 
tanah tinggi atau menuruni lembah selain kami meninggikan suara kami dengan takbir. Kata 
Abu Musa, kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mendekati kami dan bersabda: 
"Hai manusia, rendahkanlah suara kalian ketika berdoa, sebab kalian tidak menyeru dzat 
yang tuli lagi tidak ghaib, hanyasanya kalian menyeru kepada Dzat yang Maha mendengar 
lagi Maha melihat." Kemudian beliau bersabda: "hai Abdullah bin Oais, maukah kamu kuajari 
kalimat yang menjadi harta karun surga?, yaitu ucapan laa-haula walaa guwwata illa billah." 


Bab: Orang yang terjaga adalah yang dijaga Allah 


- - 
AA - 


3 , و‎ A 
MEGA AYUH ANAA 


4 84, 


iba sena NAWA نالي صلا‎ aa 
EA ae: Sih الصو‎ a33 AA Gadha 5 AN aya a 


6121. Telah menceritakan kepada kami Abdan telah memberitakan kepada kami Abdullah 
telah memberitakan kepada kami Yunus dari Az Zuhri menuturkan; telah menceritakan 
kepadaku Abu Salamah dari Abu Sa'id Al Khudzri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
bersabda: "tidaklah seorang khalifah dilantik melainkan ia mempunyai dua kubu, kubu yang 
memerintahkan dan mendorongnya melakukan kebaikan, dan kubu yang memerintahkan 
dan mendorongnya melakukan keburukan, dan orang yang terjaga adalah yang dijaga Allah." 


Bab: Firman Allah "Haram bagi penduduk yang telah Kami hancurkan untuk 
kembali" 


PENA Eu ابن طاو‎ Ia KHAN NA EE PERDA 

Kena jei AJE HL A KATA KANE 

PSA 3 5 NANG NA NAGI NG ING gank st 
A 


PEARES و م وء جک‎ 2 I A US ب‎ I ر س‎ “. 
E EE E اقم‎ R5 ALS yaé ع‎ 


Fase Jaga 
6122. Telah menceritakan kepadaku Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari 
Ibnu 'Abbas mengatakan, belum pernah kulihat sesuatu yang lebih mirip dengan dosa-dosa 
kecil daripada apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 
"Allah menetapkan atas anak Adam bagiannya dari zina, ia pasti melakukan hal itu dengan 
tidak dipungkiri lagi, zina mata adalah memandang, zina lisan adalah bicara, jiwa mengkhayal 
dan kemaluan yang akan membenarkan itu atau mendustakannya". Dan Syababah 
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Warga' dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari 
Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: firman Allah "Dan tidak kami jadikan mimpi yang Kami perlihatkan kepadamu 
selain fitnah untuk manusia" 


KE se a Ke SA EN SAS AN Sis‏ (وَمَا 
A 2 2 Paud 4 Z» 2, 000006‏ 
Yai SNI AA GENG‏ قالّهي TIA AN A UE‏ 


A 


A3 erl Z 


A AMS 04 7 ر‎ LN US 2 ا‎ sos 
ANA LIS NIS ALAN 1 بيت الْمَقَدِسَِالَ‎ A 


- TA 


6123. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Amru dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, 
mengenai ayat, 'Dan tidaklah Kami jadikan mimpi yang Kami perlihatkan kepadamu selain 
sebagai cobaan bagi manusia', dia menuturkan: itu adalah mimpi sorotan mata jahat yang 
diperlihatkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ketika beliau diisra'kan ke baitul 
magdis, dan dia mengatakan mengenai ayat, 'Dan pohon terlaknat dalam alguran' (OS. Al 
Isra-60), yaitu pohon zaggum. 


Bab: Adam dan Musa uji debat disisi Allah 


2 
GA 


Á kia HING DAN ahas AS a 55 
AAS AA ING TESIS ga PAN مو سى فقا ل‎ GAS HS SNI ya aie 


AS 58 حط لك بيده أتلومنی على أمر‎ a me MHS PA 


CA يُحَدَتْمَاأْبُوا‎ Kita BEBAN AN hn IEE 
Kala EA صَنَ‎ AE نا ي هر‎ 


6124. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, 
menuturkan: kami menghafalnya dari 'Amru dari Thawus, aku mendengar Abu Hurairah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Adam dan Musa saling berdebat. Musa 
mengatakan: 'Hai Adam, engkau adalah bapak kami, sungguh engkaulah yang telah 
menelantarkan kami dan mengusir kami dari surga'. Adam menjawab: 'Hai Musa, Allah telah 
memilihmu dengan kalam-Nya, dan Allah telah memberi catatan-catatan untukmu dengan 
tangan-NYA, apakah kamu mencelaku dengan suatu hal yang telah Allah takdirkan empat 
puluh tahun bagiku sebelum Dia menciptaku? ' Adam akhirnya bisa mengalahkan debat 
Musa (beliau ucapkan tiga kali)." Sufyan mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu 
Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam semisalnya. 


Bab: Tak ada yang menghalangi apa yang Allah berikan 


ASEAN اميه‎ AN 1 دع هدهل ده‎ A وك‎ aah LEO BE NG 2 وده‎ 

د د معدا ana‏ لي د LR‏ امول الحو ار شعبّه قال 
vA; 2 Da KA D‏ 5 7 و Rs‏ | 4 
Kera dala LEAN ALANA Ns Ka‏ 


ANAA, ASIA jis kaa gak EN AA 
A 


ARE ASA, SIA GARA LAWAN 


و ار 


JA الام‎ AK MAAN Aka Pan 


6125. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada 
kami Fulaih telah menceritakan kepada kami Abdah bin Abi Lubabah dari Warrad maula 
Almughirah bin Syu'bah mengatakan, Mu'awiyah berkirim surat kepada Mughirah: "Tulislah 
untukku apa yang kau dengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam! ' Warrad menuturkan, 


maksudnya sehabis shalat. Mughirah lantas mendiktekan kepadaku dengan menuturkan: 
aku mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam sehabis shalat mengucapkan: "LAA-ILAAHA- 
ILLALLAH WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU, ALLAAHUMMA LAA MAANI'A LIMAA A'THAITA 
WALAA MU'THIYA LIMAA MANA'TA WALAA YANFA'U DZAL JADDI MINKAL JADD (tiada 
sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, Ya Allah, tiada yang 
bisa menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang 
Engkau cegah, dan tidak memberi faidah orang yang memiliki kekayaan, dari-Mu lah 
kekayaan itu." Kata Ibnu Juraij, dan telah mengabarkan kepadaku Abdah bahwasanya 
Warrad mengabarinya dengan hadits ini, selanjutnya dikemudian hari kami mengutusnya ke 
Mu'awiyah dan aku mendengarnya ia memerintahkan manusia dengan bacaan itu. 


Bab: Berlindung kepada Allah dari kesusahan yang menyengsarakan dan takdir 
yang buruk 


PP, 


NG AIA SAM Pi EU PAUN 
ah لعن هر بر عن نبي‎ 8 GO A 
7 Pd و‎ Z و‎ A 
> م‎ Kn A A An P 27 04 NE BA 
AENDE gelak gan gela ND 55 ذو ا باه من جه د البلاءِ و‎ 35 


6126. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Summi dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Mintalah perlindungan kepada Allah dari cobaan yang menyulitkan, 
kesengsaraan yang menderitakan, takdir yang buruk dan cacian musuh." 


Bab: Alllah menghalangi antara seorang hamba dan hatinya 


Gi‏ ع و سم 


ANG o م و م‎ Wai PA WA م هم‎ 7 ? gÀ ع و دام‎ PKI 0 NS Ai ر ر‎ 
San ai اموس‎ AH خو داعب دال ا‎ esa محمد 3 م تل ابو‎ SS 
AA? “ TA aa راثت اموس ر‎ UAT 2 E 
لاو مقلپالقلوب‎ lang sa صل الله‎ ba Ga 
6127. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Abul Hasan telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah telah memberitakan kepada kami Musa bin Ugbah dari 
Salim dari Abdullah berkata: Yang sering digunakan Nabi shallallahu "alaihi wasallam untuk 
bersumpah adalah ucapan: "Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati." 
A داج مس هم‎ ss hee ر کے وو 27 2 وه‎ 
Pes عل بن حفص وسر بَنْمْحَمَدِقَالا أْخْبرَحَاعَبَدَاللَه أخْبرَنَامَعَمَرٌ‎ Sis 
ANGE naar < ATA ا 2 2 سس برع‎ E و‎ BN ML ML AL م‎ 2 
قال‎ NE IS aa GARA SENSASI 
2 A A ATI او 5 2 و‎ LL 2 وم و و سه‎ AMA 21 A رودو‎ LA 2 
25 a) قلا تطيقهوَ‎ PELAN rt 2 pe re JB AS اخْسَأْفَلْنَتَعَدَوَ‎ 


r 


at. GN 2 
2% A 4 A 


6128. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hafsh dan Bisyir bin Muhammad menuturkan; 
telah memberitakan kepada kami Abdullah telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Az 
Zuhri dari Salim dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma menuturkan; Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata kepada Ibnu Shayyad: "Aku menyembunyikan suatu hal bagimu". ibnu 
Shayyad berkata, "Itu adalah asap" Nabi mengatakan: "Duduklah engkau dengan hina, 


engkau tak bisa melampaui batas kemampuanmu selaku dukun." Umar berkata: 'Izinkanlah 
aku untuk memenggal lehernya! ' Nabi menjawab, "Biarkan dia, jika dia memang Dajjal, 
kamu tak bisa meladeninya, dan kalaulah dia bukan Dajjal, tak ada kebaikan bagimu 
membunuhnya." 


Bab: "Tidak ada musibah yang menimpa kami selain yang Allah tetapkan bagi kami" 


SN PES AN NGGE aa NGA AH Yi al AI Aa | $s 


4 


têka gas شولا صان‎ SARAN a فض ولق‎ 
NAN Sa منِينَمَامِنَ‎ JANA Gah MIN asia BAJA aa aas GUESS Il Pain 
0 را‎ ws 27 < ر ر2‎ e 2 - 

NG SUN Ka YA Mutia ah S3 
Si A 

6129. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali telah memberitakan 
kepada kami An Nadhr telah menceritakan kepada kami Dawud bin Abi Furat dari Abdullah 
bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar bahwasanya Aisyah radliallahu 'anhuma mengabarkan 
kepadanya, ia pernah bertanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tentang thaun 
(penyakit pes, lepra), Nabi bersabda: "Itu adalah siksa yang Allah kirimkan kepada siapa saja 
yang dikehendaki-Nya, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. 
Dan tidaklah seorang hamba di suatu negeri yang terkena penyakit tha'un dan ia tinggal 
disana, ia tidak mengungsi dari negeri itu dengan sabar dan mengharap pahala disisi Allah, ia 


sadar bahwa tak akan menimpanya selain yang telah digariskan-Nya baginya, selain baginya 
pahala seperti pahala syahid." 


Bab: "Kita tidak berada dalam petunjuk, sekiranya bukan dengan petunjuk Allah" 


PARA ME BA NE BEA IE يڙ هو ابن‎ ag Io الث‎ PS 


g 


An, ca ZA‏ ر Ay 9 TTG A A‏ 7 و 
NN EA IE KAI a‏ هو يقو لو NIAGA al‏ 


mi A 


K3 MABES 345355 لمر کو‎ AN PA ANIES D 


6130. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah memberitakan kepada kami Jarir 
ibnu Jazim dari Abu Ishaq dari Al Barra’ bin 'Azib menuturkan; aku melihat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di perang Khandaq memindahkan tanah-tanah bersama kami seraya 
melantunkan bait syair; "Demi Allah, kalaulah Allah tidak memberi kami petunjuk, kami tidak 
puasa dan tidak pula shalat, maka turunkanlah ketenangan bagi kami, kokohkanlah kaki-kaki 
kami jika kami bertemu musuh, musuh musyrikin telah sewenang-wenang terhadap kami, 
kalaulah mereka ingin mengganggu kami, kami menolaknya." 


Kitab: Sumpah dan Nadzar 


Bab: "Allah tidak menyiksa sumpah yang kalian lakukan dengan main-main" 


LA LA LA A A A 

AGRE, pza هك رم‎ SS BANG NGGER NA ANT TO LA AR GAA A rak A 
عَايِشْة انبا‎ i Ean eea A ea iJ EVENSEN 
2 


A A 
TA MENGENA ر .& أده‎ ana 2 2142 245 لس‎ A 
كفارَةاليمينو‎ IS يمين قط حَنَّى‎ gn SETELAN رضي‎ S5 


Z 
و‎ e 
31 

ر 


7 Z 
A ٤ع ۶ور‎ A NA AKI 254 0-7 4 
PENS حيرو‎ MESIN يٽ غير ها حيرا‎ 


D ad 


قال لاا حل ڪل يمين 


A 


6131. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Abul Hasan telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Urwah dari 
ayahnya dari Aisyah, bahwasanya Abu Bakr radliallahu 'anhu belum pernah bersumpah 
hingga Allah menurunkan kaffarat sumpah, dan dia mengatakan; 'Tidaklah aku bersumpah, 
kemudian aku melihat yang lainnya lebih baik, melainkan aku melakukan yang lebih baik dan 
aku membayar kaffarat sumpahku.' 


ر ر Ai A‏ 2 ر کا و ر Pot,‏ 2 
LI gal SAS‏ محمد بن القضل SA‏ جر ير بن حازم دتتا SEA LAN‏ 


4 


2 napa عرد ا‎ nia AL 2 Pa ا 4 ۱ 7 مومه‎ TEMA 
LÊNGÊN GEN JUS ةلا‎ ES 3 من‎ LE aa pa LE LAN قال قال‎ Aa 


= - 
هع‎ r 2 


ما د لك الا 151 ا ai‏ ا ACANA Di z?‏ م LA LAN ata‏ 
Jalla‏ كلت إ ليها و NE‏ تھا من غير GUS EKA Ka‏ إذ على يمين فريٽ غير 
PI‏ ور رن م رع A‏ ور 827 

> Uta. 22 > KN AS 

ea‏ عَنَيَمِينِكَ وات PEN‏ خير 


6132. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl telah 
menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim telah menceritakan kepada kami Al Hasan telah 
menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, Janganlah kamu meminta jabatan, 
sebab jika engkau diberi (jabatan) karena meminta, kamu akan ditelantarkan, dan jika kamu 
diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong, dan jika kamu melakukan sumpah, 
kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukanlah 
yang lebih baik." 


r LA 
£ 4 


4 A 4 PA A E 
- 4 NELS فاا‎ sg To > 2 ريدس 2 دو مل هيم‎ IMEL NA MEA || INA 
Je, a دة أبيهقا تنيت‎ IK : يد خملا‎ NAS Ga) IS 
s J 7 73 عن‎ PIPO 4 بنريدعن‎ 9 » 


.. ox 
22 
2 Z 


A A م‎ 3 A S ake a سے ر‎ Zi Pu, £? و‎ å 4 La 4 

5 - ? و‎ s | 22 سی‎ A 2 - s4 r2 2127A 
ANG 56 ake a 2441277 NANG NAIK A 2 DAR 06 AA 9 Aru 52200 1م ياد جره‎ 
أو قال‎ WAN UAS WAE USS SAN بتلاث ذو‎ gê Waaa IE Jala 


aa DNAN ANAA 1 AA.‏ 21234 ا و و OEE APETA‏ ر 
7 
قار جوا ہکا ANN‏ صل GL‏ سم قد کر NG JBS‏ تلمك بَلْ LEAN‏ 
ل 7 5 3 = p gp‏ .. ۰ 
Pa‏ 


MEA ó K ae as bo عل‎ HENNA asas 
A z 4 ر‎ 
ER حرو‎ MMA هو ڪيا‎ 
6133. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah dari ayahnya menuturkan; aku 
pernah mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di tengah-tengah rombongan orang- 
orang asy'ari, saya meminta agar bisa membawa kami. Tapi Nabi mengatakan: "demi Allah 
kami tidak bisa mengikut sertakan kalian dan kami tidak mempunyai kendaraan untuk 
mengangkut kalian." Dia melanjutkan; maka kami pun tinggal sekehendak Allah, dan kami 
diberi tiga unta yang punggungnya putih, sehingga beliau bisa mengangkut kami dengan 
unta-unta itu. Tatkala kami berjalan, kami atau sebagian kami mengatakan: 'Demi Allah, kita 
tak akan memperoleh barakah karena kita mendatangi Nabi Shallalahu'alaihi wasallam 
meminta diikusertakan menumpang, namun beliau terus bersumpah untuk tidak 
mengikutkan kita menumpang, namun selanjutnya beliau memberi kendaraan untuk 
mengangkut kami, maka kembalilah sekarang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
kemudian kita utarakan kepada beliau! ' Maka kami mendatangi beliau, dan Nabi menjawab: 
"Bukan kami yang mengangkut kalian, namun Allahlah yang menyediakan kendaraan untuk 
mengangkut kalian." 


DAN ا‎ 


ASASI Gaga aa عَنْهَمَام‎ MG KE aa A a حَدَدْنِي‎ 


Sa 5 السًابقو نيو يوم‎ ata يسام قال > َال‎ AS AIA 


6134. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami 
Abdurrazaaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih 
mengatakan, inilah yang diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Kita adalah orang-orang yang terakhir, namun lebih dahulu 
masuk surga di hari kiamat." 


22 Lr 
£ 
Aa. 


0 0 2 0 عله ر‎ ZA -9 AS 
GA KA M3 بیمی:‎ SIS IG SY ÊNGG yaa Man 5385 
xí SANG NS 


6135. Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya -dari Abu 
Hurairah-) Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Allah, salah seorang 
diantara kalian terus-menerus bersama keluarganya dengan sumpahnya, lebih berdosa 
baginya disisi Allah daripada ia memberikan kaffarat sumpahnya yang Allah wajibkan 
baginya." 


EA Koe PRIA ne 
DA E م‎ TEA ISI JIE KA 


6136. Telah menceritakan kepadaku Ishag yaitu bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya dari Ikrimah dari 
Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Siapa yang terus 
menerus dalam keluarganya dengan disertai sumpah, itu lebih besar dosanya daripada 
sekedar membayar kaffarat." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam "Demi Allah" 


ے ا و و Ms > -A‏ 2 روه م ومو & 5 4 > هاه 2ر ر TA‏ 


A Z 


EE EEE EIEI KORENT PAS الله‎ Joh ANN tega 


رسو Sa SAN ISI‏ إن كن طمنو َف مر تود Jerai Aai SAS‏ 


7 


IA Ae ARI 5 Als Andal AD NAHH aaa 
6137. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'd dari Isma'il bin Ja'far dari Abdullah 
bin Dinar dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma mengatakan, suatu kali Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam mengutus utusan dan mengangkat Usamah bin Zaid sebagai 
komandan mereka, tetapi sebagian sahabat mencela habis-habisan kepemimpinannya. Maka 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berdiri dan bersabda: "Kalaulah kalian mencela 
kepemimpinannya, dahulu kalian telah mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, ia 
adalah orang yang paling ideal memegang kepemimpinan, dan ayahnya dahulu adalah 
diantara manusia yang paling kucintai, dan anaknya sekarang diantara manusia yang paling 
kucintai sepeninggal ayahnya." 


Bab: Bagaimana sumpah nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 


ER 


AA? 


“LX عه‎ 
مقلب‌القلوب‎ 3N Ya sara 


6138. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari Musa bin 
'Ugbah dari Salim dari Ibnu Umar mengatakan, sumpah Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
adalah: "tidak, demi Dzat yang membolak-balikkan hati." 


Jasad Na ANE Pig املك ڪن جاب‎ KA ADI AOA La Aa 


Pin بيد‎ NN BAR TAS كسَرَى قلا‎ BUSI 56335 grand Wb ans MANG) 
KN Jaa BB FS 


6139. Telah menceritakan kepada kami Musa Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
dari Abdul Malik dari Jabir bin Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika Kaisar telah meninggal, tak akan ada kaisar lagi sepeninggalnya, dan jika Kisra 
meninggal, maka tak akan ada lagi Kisra sepeninggalnya. Demi Dzat yang jiwaku berada di 
Tangan-Nya, perbendaharaan kekayaan keduanya akan terbelanjakan fi sabilillah." 


ZA 


م 
A Gg‏ 


0 Pa AG PN bah AE Asuh Pi KS 
SIN IT ASASI IIA کسر ىقفلا‎ statis PAA AA 
فيسَبي ل الله‎ AYI, PANAS 


PENA 


6140. Telah menceritakan kepadaku Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Al Musayyab bahwa Abu Hurairah 
menuturkan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika Kaisar telah meninggal, 
tak akan ada kaisar lagi sepeninggalnya, dan jika Kisra meninggal, maka tak akan ada lagi 
Kisra sepeninggalnya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, 
perbendaharaan kekayaan keduanya akan terbelanjakan fi sabilillah." 


-22% 


bea ne a aa 
Vai كنا‎ ASIA دَمَا‎ PETA EA قال اة‎ Aa 


6141. Telah menceritakan kepadaku Muhammad Telah memberitakan kepada kami 'Abdah 
dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari 'Aisyah radliyallahu'anhuma, dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wahai umat Muhammad, demi Allah, kalaulah kalian 
tahu yang aku tahu, niscaya kalian banyak menangis dan sedikit tertawa." 


LA 


دا ی EE‏ ا 7 کم حيو ra D‏ 


Merana a LENAN 00 


AA‏ رر 27 ANG‏ م و kK i PA WIT‏ راع 
AH 3‏ اق دن کے ا کو MO NI BISA IN SG‏ 35 الله SEN‏ 
ra, Uap a sa Zia? MK j AEAN‏ 


6142. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman menuturkan; telah menceritakan 
kepadaku Ibnu Wahab menuturkan; telah telah mengabarkan kepadaku Haiwah 
mengatakan; telah menceritakan kepadaku Abu Uqail Zuhra bin Ma'bad bahwasanya ia 
mendengar kakeknya, Abdullah bin Hisyam menuturkan; kami pernah bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang saat itu beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab, 
kemudian Umar berujar: "ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya 
selain diriku sendiri." Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak, demi Dzat yang jiwa 
berada di Tangan-Nya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka Umar 
berujar; 'Sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku'. Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "sekarang (baru benar) wahai Umar." 


Ko » 5 p2 San و دروم‎ r r E ر‎ ANG r? PEA 
بو ل لو للب‎ ANE ماس‎ 
PARA gen AE ي ھر رَو ريد بن خالا ماخ أجلن ا‎ 


r IM 


PERAI p PEN SKA 


A 


2 4 مياه‎ Ti ر‎ AAI ML, LAI ر ر ص‎ 2R, 
ری بامرآته‎ a La SUI ÉE N HAN g 5 
عورم و‎ 7 < Io Re 


Sio يأك أل ليلو کرو‎ NA مِنَهْبِمِامَدَشَاةِوَجَارٍ يدل‎ CI Pi 


Wala sala عله‎ AE su SAN ماعل ابي جلدم او كيب عام و‎ 
FA جلد‎ SA 3 e ui NASA and an A 


Ké فْتَّفْرَ‎ ASI TEE ES 5 GAB LI PA AJA GAN SA oA LEA 5 


6143. Telah menceritakan kepada kami Isma'il mengatakan; telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah 
dan Zaid bin Khalid keduanya mengabarkannya, bahwa ada dua orang bersengketa dan 
mengadukan perkaranya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Salah satu dari 
keduanya berujar; 'putuskanlah antara kami dengan kitabullah! ' lalu laki-laki kedua -dan dia 
lebih pandai agama daripada laki-laki pertama- menjawab; 'Betul ya Rasulullah, putuskanlah 
antara kami dengan kitabullah dan izinkan bagiku untuk berbicara.' "Bicaralah, " kata Nabi. 
Lanjutnya: 'sesungguhnya anakku adalah 'asiif (pekerja) orang ini. -Malik menjelaskan bahwa 
asiif adalah buruh.- Anakku berzina dengan isterinya. Maka orang-orang mengabarkan 
kepadaku bahwa anakku harus dihukum rajam, aku pun menebusnya dengan seratus ekor 
unta dan satu hamba sahaya. Lalu aku bertanya para orang alim, dan mereka menjelaskan, 
bahwa anakku cukup dijilid (dicambuk) seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu 
tahun, dan rajam berlaku bagi isterinya." Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Ketahuilah, demi Allah, saya putuskan perkara kalian berdua dengan kitabullah, 
kambing dan hamba sahayamu dikembalikan kepadamu, dan anak laki-lakimu dicambuk 
seratus kali dan diasingkan setahun." Kemudian beliau memerintahkan Unais Al Aslami 
untuk mendatangi isteri laki-laki tersebut, jika ia mengaku telah berzina maka dirajam, dan 
ternyata perempuan laki-laki tersebut mengakui, maka dia pun merajamnya. 


GA و‎ 


2 و ےر 2ر‎ Bea 2 APE هق ر ر و‎ K3, 
SAE PA عن محمد بآ ي‎ KASIH YSS بن محمد‎ SAN Ba 


A أسْلَمْوَغِفَارُوَمْرَ: ی وجه‎ PAT AJE ja EA MA 5 dau sai TA 


م 


IS SBI BANG Bapa Skak sanane PER‏ ابي ي 


6144. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Wahab telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Abi Ya'qub dari 
Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: 
"Bagaimana pendapat kalian jika Aslam, Ghifar, Muzainah, dan Juhainah lebih baik dari Bani 


tamim, Amir bin Sho'sho'ah, Ghathafan, dan Asad yang mereka celaka dan rugi?" Mereka 
menjawab, 'Baik." Nabi lantas bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku di Tangan-Nya, 
sesungguhnya mereka lebih baik daripada mereka." 


ZA 


NP aye SIGN SN NG KENA Laka 


pa “ 


ANA Lana Ke badekan: IA كول سس‎ 


HEHE esis 


BETA MA SAS PONAR ESENES A 
A PAR FA 


JEZA ماهو‎ ME aaa ا‎ Gas daan MAI 
A Pd 75 MAWA e r BAN wé aa 
Ai PINDANG GANONG كم‎ AB Pindaan asas 


00 ANG م‎ a 


Ža 


KAN AA IA JAN oa MANG NG هَل‎ s 
9 م ع‎ Pd < Z Z Z 2 Tt A 2 
با‎ Baa ون گات‎ NEO BESI Ade كان جر‎ Blak ملعل‎ 


Lau - لو‎ 77 4 


SAI A SAGA asa Ne AN Asia BEN E A 
KERA EA 5 UN ya بو‎ Aa 


6145. Telah menceritakan kepada kami Abul yaman telah memberitakan kepada kami 
Syu'aib dari Az Zuhri mengatakan; telah menceritakan kepadaku Urwah dari Abu Humaid As 
Sa'idi bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam 
mempekerjakan karyawan zakat ('amil). Setelah selesai dari kerjanya, 'amil tadi mendatangi 
Nabi dan berujar; 'Wahai Rasulullah, ini untuk kalian dan ini dihadiahkan untukku'. Lantas 
Nabi bersabda: "tidakkah kamu duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu kemudian 
kamu cermati, apakah kamu memperoleh hadiah ataukah tidak?" Kemudian Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam berdiri diwaktu sore setelah berdoa, bersyahadat, dan memuji 
Allah dengan puji-pujian yang semestinya bagi-Nya, kemudian beliau memulai: "Amma 
ba'du. Ada apa gerangan dengan 'amil zakat yang kami pekerjakan, dia mendatangi kami dan 
berujar; 'Ini dari pekerjaan kalian dan ini hadiah untukku, tidakkah ia duduk-duduk saja di 
rumah ayahnya atu ibunya lantas ia cermati, apakah ia memperoleh hadiah ataukah tidak? 
Demi dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, tidaklah salah seorang diantara kalian 
mengambil harta tanpa haknya, selain pada hari kiamat nanti harta itu ia pikul diatas 
tengkuknya, dan jika unta, ia akan memikulnya dan mengeluarkan suara unta, dan jika sapi, 
maka sapi itu dipikulnya dan melenguh, dan jika harta yang ia ambil berupa kambing, maka 
kambing itu akan mengembik. Sungguh telah kusampaikan." Kata Abu Humaid; 'kemudian 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengangkat tangannya hingga kami melihat warna 
putih ketiaknya.' Abu Humaid berkata; 'dan telah mendengar hal itu bersamaku adalah Zaid 
bin Tsabit, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka tanyailah dia.' 


£ 


SEA اټ يومف نمر عا ني‎ MANA ga pipa A Ss 
Sa كزيرا‎ ASI Ines كعمو‎ Pong SEA EN AM AE Ada بو‎ 


2 z 


6146. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Musa telah memberitakan kepada kami 
Hisyam yaitu bin Yusuf dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah menuturkan, Abul 
gasim Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di 
Tangan-Nya, kalaulah kalian tahu yang kutahu, sungguh kalian banyak menangis dan sedikit 
tertawa." 


2 A 


LA ot امهم‎ ut 5 > Ns 2 ىر‎ RAW krki, - 23. 
SAN ELANG IE PAN EME SAS SAS حفص‎ ae PA area 

Z, KEPET 1 w ر م سم‎ e ور‎ w م م‎ a ےر ر‎ aik 
JELEK i aaoi له‎ aii 


A A < 


- م ت 4 دو سار‎ P 2 و‎ 54 ta - 286 0 
SALA JUS SES ESAI يو‎ a PATATE KANGA 


A 


KAYAK Ken AG NGANG Asu PNG, 


6147. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ma'rur dari Abu dzar mengatakan, 
aku menemuinya saat ia dalam lindungan Ka'bah seraya mengatakan: 'Mereka adalah orang 
yang paling rugi, demi rabb ka'bah, mereka adalah orang yang paling rugi, demi rabb ka'bah.' 
Aku berkata dalam hati: 'Apa salahku, apakah ia melihat sesuatu beres padaku? apa salahku? 
"lantas aku duduk kepadanya dan dia mengatakan, 'saya tak bisa diam! Lalu ia menutupiku 
sekehendak Allah. Maka aku berkata: 'Siapa mereka yang merugi? Demi menebusmu ayah 
dan ibuku sebagai tebusannya, ya Rasulullah? ' beliau menjawab, "yaitu mereka yang 
berbanyak-banyakan menumpuk kekayaan, kecuali yang mengatakan: yang seperti ini dan 
seperti ini dan seperti ini." 


As t> 2 2 LG 272 w 222% 3‏ 
DK JAJA‏ خم اشمی NA ES MA‏ نالا عر ج عَنآ ي هرَيَرَةقال 
و ر او 54 ع ر A‏ و 30 A A .. MEN az‏ 
ga‏ الله صلی pal SAN‏ سلم قال س San‏ رقا لليّلة على 5l Alons‏ 


NGE DAN EN ó En SN R N ang 
Akii NLA IE glos sisa Jk ghe A SIG AI PIPA 


DEA 


8. ARA 


A - g 7 


فر سَانً أجمَعُونَ 

6148. Telah menceritakan kepada kami Abul yaman telah memberitakan kepada kami 
Syu'aib telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Abdurrahman Al A'raj dari Abu 
Hurairah, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Sulaiman bin dawud pernah 
mengatakan, 'Sungguh malam ini aku akan menggilir Sembilan puluh Sembilan isteriku, yang 
kesemuanya akan melahirkan laki-laki penunggang kuda yang berjihad fi sabilillah." Salah 


satu kawannya berujar, 'ucapkan insyaa-allah.' Namun Sulaiman tidak juga 
mengucapkannya. Akhirnya Sulaiman menggilir mereka semua namun tak satupun pun 
hamil selain satu isterinya yang melahirkan setengah manusia, demi Dzat yang jiwaku berada 
di Tangan-Nya, kalaulah ia mengucapkan insyaa-allah, niscaya kesemuanya menjadi prajurit 
yang berjihad fii sabilillah." 


A 


Ae AINI Ie En ES begit es PNS MASA 


A 


IÉ 22 يَعْجَبُونَمنٌ‎ per Pe 355 AN i piri aasi iz - 
pn eh an: LAN NS PANAS sale SA 
an HS yT Asa Ji gata Tak ks 


6149. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Abul 
Ahwash dari Abu Ishaq dari Al Barra’ bin 'Azib menuturkan: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
diberi hadiah pakaian sutera, orang-orang pun secara bergantian memegangnya, mereka 
terkagum-kagum dengan keindahan dan kelembutannya, kontan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam pun bertanya: "apakah kalian merasa terkagum-kagum 
terhadapnya?" 'betul ya Rasulullah" Jawab mereka. Nabi bersabda: "Demi dzat yang jiwaku 
berada ditangan-Nya, sungguh sapu tangan Sa'd di surga lebih baik daripadanya." Sedang 
Syu'bah, Israil dari Abu Ishag tidak mengatakan dengan redaksi, 'Demi dzat yang jiwaku 
berada di tangan-Nya.' 


2 15 - 1 A 2 
A NWE عن ابْنِشِهَابٍ حَدَكْنِي‎ AI AAN a Ka a a 


Lt YG 71 AS 5... ANI 22 12 “9G 2 NAGA - 
Mem Set Nan Ss 2 
LA ےہ‎ 2 LA 2 PA P 


A 


CN Ae ha iké > PE آهل‎ A Adaa ND 
Was peka el SA gen NGT SAE a ناعرو‎ ia 
4 Li 


Aa NG AIA an ENAM AI يا رسو‎ E Nang Ja 3 
> MANILA 


SN 


6150. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku 'Urwah bin Zubair 
bahwasanya 'Aisyah radliyallahu'anhuma berkata: Hindun binti 'Utbah bin Rabi'ah 
mengatakan, 'Ya Rasulullah, dahulu tak ada penghuni rumah di muka bumi yang lebih aku 
sukai utuk dihinakan daripada penghuni rumah-rumahmu -Yahya ragu apakah dengan 
bentuk jamak atau tunggal- Namun hari ini tak ada satu pun penghuni rumah yang lebih aku 
sukai untuk dimuliakan, daripada penghuni rumahmu.' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
menjawab: "demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, (mungkin kamu punya 
masalah yang lain)?" Hindun meneruskan: 'ya Rasulullah, Abu Sufyan adalah suami yang 
kikir, apakah aku berdosa jika memberi makan (anak-anakku) dari hartanya (tanpa 
sepengetahuannya)? ' Nabi menjawab, "Tidak berdosa, asalkan ma'ruf (sewajarnya)." 


LA 


AAN GAS‏ تمان حد BEN ine isi ai TP AN‏ سَعِعَتٌ 


ا مُوْكَالَ MEN GAN bas‏ رضي KAV ANT AN KEM‏ ولا IE‏ 
ومام شیف هر ل ین آم یمان se A‏ اة گىئ ازال JANGE‏ 


27 Da A 276 


z Sea ERST GIE ME JANE REGANE 5 SE 
A 


Kd Jian 5 SS 


6151. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Utsman telah menceritakan kepada kami 
Syuraih bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Ibrahim dari Ayahnya dari Abu Ishag, 
aku mendengar 'Amru bin Maimun mengatakan: telah menceritakan kepadaku Abdullah bin 
Mas'ud radliyallahu'anhu, menuturkan: ketika Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam 
membungkukkan punggungnya di sebuah kubah yang terbuat dari tanah liat Yaman, beliau 
berujar kepada sahabat-sahabatnya: "relakah kalian menjadi seperempat penghuni surga?" 
'ya' Jawab mereka. Lanjut Nabi: "relakah kalian menjadi sepertiga penghuni surga?" 'ya' 
Jawab mereka. Lanjut Nabi: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku 
berharap agar kalian menjadi separoh penghuni surga." 


NAN ENNE عبد ال‎ ANE عَنَمَالِكِعَنَ مَعَبّد‎ MEA on 
عي‎ SA عومد د لام ر لایر اقل هو‎ 
A 


e ma ala a Mu JENG SAK گر‎ 


6152. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdurrahman 
bin Abdullah bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Sa'id, ada seorang laki-laki membaca 
QUL HUWALLAHU AHAD, ia membacanya secara berulang-ulang. Pagi harinya, laki-laki tadi 
menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan menceritakan kisahnya, seolah-olah si 
laki-laki tadi menganggap remeh bacaannya. Kontan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, sungguh bacaan itu menyamai 
sepertiga al quran." 


ac PPPE Fa‏ ل | PAVA‏ ار ر کر و 3G 5 PS‏ و 
Gi ANUS BSA MANIS a pin‏ مالك رَضِيَ Ka SEL‏ 


siapa Yasan واي فصي‎ Pesan KM wW penang : LE SAN 
وَإِدَامَاسَجَدٌ‎ SAS ahe áb 


6153. Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah P kepadaku Habban telah 
menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami Qatadah telah 
menceritakan kepada kami Anas bin Malik radliyallahu'anhu, bahwa ia mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sempurnakanlah ruku' dan sujud, demi Dzat yang 


jiwaku berada di tangan-NYA, sungguh aku bisa melihat kalian dari balik punggungku ketika 
kalian ruku' dan sujud." 


A 


ÁA ioei aai يرأ‎ nii iiaa Kas 35- 


ada sa YEL NA LN 
!تاها تلات مر ار‎ ALAN ix, ? 


6154. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Wahb bin 
Jarir telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Hisyam bin Zaid dari Anas bin Malik, ada 
seorang wanita Anshar mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama anak-anaknya, 
lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan- 
NYA, sungguh kalian adalah manusia yang paling kucintai, " Nabi mengulangi ucapannya tiga 
kali. 


r 


Ea AM : LN ye NI GANG 


Bab: Jangan kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian 


دحل AKA‏ كوم HE‏ باللاو لي وى 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari‏ .6155 
Abdullah bin Umar radliyallahu'anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam‏ 
menjumpai Umar bin Khattab yang sedang berjalan diatas hewan tunggangannya, dan ia‏ 
bersumpah dengan nama ayahnya. Maka Rasulullah menegur; "jangan, tahukah kamu‏ 
bahwa Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian? Barangsiapa yang‏ 

bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah, atau lebih baik diam." 


r‏ مي 


کک عم کا وی کن ونس ناب هاب ahat PER AISSE‏ 
As gak‏ كان ل 5 امل اد ela saé PATI‏ | دال اکم AN MSN‏ قال AN pa‏ 


g 


(leta h aT s sáhli iia 


َو 2 


ks A‏ وَالوْبَيْدِي ES a NGE LNG‏ ابَُعْيَيْتَةَوَمَعْمَوْ عن 
الرهُريعَنَسَالمءَ SALA MP At DIAN AN‏ 


6156. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata: Salim berkata: Ibnu Umar menuturkan: Umar bin 
Khattab menuturkan: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda kepadaku: "Allah 
melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian." Umar berkata: 'maka demi 
Allah, aku tak lagi bersumpah dengan nama- nama ayahku secara sengaja, semenjak aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.' Mujahid berkomentar mengenai makna atsir 


sebagaimana kutipan ayat "Aw atsaarotin min 'ilmin' adalah segala tulisan atau catatan ilmu. 
Hadits ini diperkuat oleh Ugail, Azzubaidi, Ishag Al Kalbi, dari Az Zuhri dan Ibnu Uyainah, 
Ma'mar mengatakan dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar Umar,,, dan seterusnya. 


Mani LANG Kasi; PE a 23 يز‎ Ae eCie Jne EN AS ga Sa 
HL Pata Pata GEN YAN لقال ر سول‎ BE بََعْمَرَرَضِيَ‎ 


6157. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul 'Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Dinar menuturkan: 
aku mendengar 'Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma menuturkan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak- 
bapak kalian." 


ا ور ر T. 0 l 2 La, 2 8 AA PU‏ 4 0 م و 
RA SAS KS SA‏ هاب NE SAE‏ قِلَابَدَوَ الاسم HS IRI ge‏ 


Saba GAN ى‎ Pat KA KH IL AAN من جرم و‎ ANGE 
ر < 2 ور رع‎ NG 2% s WA 4 و‎ 
KE era JIE da الي دعام‎ Pare (kab 


4 5 A 5 RNE E رر و ر‎ î 211 
PALU já P HEN ésse S NGASI AAEE 
A Z 2, و 56 ر‎ PAN A کو‎ 2 7 Za 00 
Lang لاو ات ل‎ KAA كاو‎ RERE ta 


UB sN na ANN WI a. SUAI 
WA 27 AN Kelas 8 í SN ا‎ ZA NE AJ طف اقلتاما صا حه‎ 5) 


Z1 22 AAS (ina Ford ARVED AA 24 TENGAH ا‎ SE 
: إا تياك إ‎ ESA CAS RENA ا 7 نّم ميه و‎ 


Ál gó zá YA e í 0000 AE METE 
(iss حر‎ BEN LAN AS 9 Kesan a 5 ÎN 


6158. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul 
Wahhab dari Ayyub dari Abu Qilabah dan Al Qasim At Tamimi dari Zahdam menuturkan; 
antara sekelompok dusun kabilah Jarom dan orang-orang asy'ari terdapat kecintaan dan 
persaudaraan, ketika itu kami berada pada Abu Musa Al Asy'ari, kemudian didekatkan 
santapan kepadanya, yang isinya berupa daging ayam. Ketika itu di dekatnya ada seorang 
laki-laki dari Bani taimullah Ahmar sepertinya dari kalangan mantan budak. Abu Musa 
kemudian mengundangnya menyantap makanan. Kata Zahdam, ketika itu saya melihatnya 
menyantap suatu makanan yang aku menganggapnya jijik, sehingga aku bersumpah untuk 
tidak menyantapnya. Kontan Abu Musa mengatakan; 'Berdirilah engkau, akan saya ceritakan 
kepadamu tentang hal itu. Dahulu aku pernah mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersama sekelompok orang-orang asy'ari meminta beliau agar 
kami diikutsertakan membawa kami. Nabi menjawab: "Demi Allah, saya tidak bisa membawa 


kalian, dan saya juga tak punya kendaraan untuk mengangkut kalian." Namun selanjutnya 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mendapatkan rampasan unta dan bertanya kepada 
kami: "Mana tadi orang-orang asy'ari?" Beliau perintahkan agar kami mendapat lima ekor 
unta yang punggungnya putih. Ketika kami sudah berangkat, kami berkata: 'Apa yang harus 
kita lakukan terhadap sumpah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersumpah 
untuk tidak membawa kita, yang ketika itu memang beliau tak mempunyai kendaraan untuk 
mengangkut kita, lantas beliau pun mengikutsertakan kita untuk naik kendaraan dan kita 
pura-pura lupa terhadap sumpah beliau Shallallahu'alaihiwasallam? demi Allah, kalau begini 
kita tidak akan untung.' Maka kami kembali menemui beliau dan kami utarakan uneg-uneg 
kami: ' Dahulu kami pernah mendatangi anda agar mengikutsertakan kami naik kendaraan, 
lantas anda bersumpah tidak akan mengikutsertakan kami yang ketika itu memang anda tak 
punya kendaraan untuk mengangkut kami! ' Nabi jawaban: "Bukan sayalah yang 
mengikusertakan kalian naik kendaraan, namun Allah lah yang menjadikan kalian bisa naik 
kendaraan. Demi Allah, tidaklah saya melakukan suatu sumpah, lantas saya melihat suatu 
yang lebih baik, selain kulakukan yang lebih baik, dan kubayar kaffarat sumpahku." 


Bab: Tidak bersumpah dengan Latta dan uzza, tidak pula dengan nama Thaghut 


PA LA AA وو‎ 


Xé: SADED ANE Sasa AAS KAA مُحَمَّدِحَدَتْنَاهِسَامْبَن‎ daa BAE حَدَدْنِي‎ 


HAN Asad ya NGE EN ANA‏ ا حَلَفَ GIS‏ حَلِفِهِ 


A 
PA 27 


SAI AN ANI ATA CE 


6159. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Humaid 
bin 'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa bersumpah dan dalam sumpahnya menyebut nama berhala Latta, 
atau Uzza, hendaklah ia ucapkan laa-ilaaha-illallah, dan barangsiapa mengatakan kepada 
kawannya 'Mari kita berjudi', hendaklah ia bersedekah." 


Bab: Dihitung bersumpah, sekalipun tidak menyatakan bersumpah 


04 
Pa سا ر‎ PA 


Ia ALAN pe NG gan EN ASA pb iy ANGGA an GS 
Kodie Wah ga AKAN ANG Paan 
الهلا ألبسّه بدا‎ SIP مید‎ PN AA GAS كنت لبش‎ KING E Kal 


6160. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Nafi" dari Ibnu  'Umar  radliyallahu'anhuma, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam membuat cincin dari bahan emas. Cincin itu sering beliau pakai, 
dan beliau letakkan mata cincinnya di bagian dalam telapak tangannya. Orang-orang pun 
menirunya dan membuat cincin, kemudian beliau duduk diatas minbar dan mencopot 
cincinnya seraya mengatakan: "sesungguhnya aku selalu memakai cincin ini, dan aku 


meletakkan mata cincinnya di bagian dalam" kemudian beliau melemparkannya, sambil 
berkata: "Demi Allah, saya tidak akan memakainya selama-lamanya." Kontan para sahabat 
membuang cincin-cincin mereka." 


Bab: Bersumpah dengan agama selain Islam 


a Ga ساف‎ Ew o Aaa 0 gg و‎ Sean ant A A ر یہ‎ 


w 


E 2 PRERE ETERA Nana 
َه رام ور 2 ر ميمه‎ 
E جهځو‎ 


6161. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Tsabit bin Adh Dhahhak menuturkan: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan agama selain Islam, 
maka dia seperti yang dikatakannya, dan barangsiapa membunuh dirinya dengan sesuatu, ia 
disiksa di neraka jahannam dengan sesuatu yang digunakannya untuk bunuh diri, dan 
melaknat seorang mukmin bagaikan membunuhnya, dan barangsiapa menuduh seorang 
mukmin dengan kekafiran, maka dia seperti membunuhnya." 


Bab: Firman Allah " Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dari kesungguhan 
sumpahnya" 


AE A e 


WAN Ban az P 


SANG 2 - SKG PGA NA Pan 212 
شعَتَعَنَ مُعَاوِيَهَبْنِ سُوَيْدٍ‎ ANN ANG KE ES محمد‎ SAS حو‎ ela aké 


IM 


AN Da | LN LYNN ANGEN NA نمر‎ 


Padi 


6162. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Asy'ats dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Barra’ dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam -lewat jalur periwayatan lain- dan telah menceritakan kepadaku Muhammad 
bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Asy'ats dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Barra’ radliyallahu'anhu 
mengatakan, Nabi shallallahu "alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menunaikan 
sumpah. 


Kutil, basa 2 SAS 4 و‎ LIS Pan tg iah y E وعم كد‎ 2 a2, FA acara 


a ټوو‎ AA امايو سام‎ ag ps sE shel ease IR Pe 


A 


رر جد ور 17-32 Sen Yan‏ 7 ا {MR A‏ رص 
واي 2315 قد احتضر قا (IS BAGAI i Sasa‏ 

. ا ر‎ AG PANG Ba ANA 21 7 5-4 A 
مو وكيا مَعَدُفَلَمَاقَعَدَرُة إِلِيّهفاقعدمفي‎ Ida PANA PEP Bat Pa 


4 Kana 8, NG Ayana AN 2 71777 “ 
قَقَالَسَعَدَمَاهَدَايَارَسُولَ‎ a a جثث فقَاضتٌ عَيَنَارَ : ول تسل‎ De Aa 
7 رر‎ AA ا وه جر م وم و‎ KG 
اء‎ okei ya ماله‎ abi AA AA KALA LA مه مها‎ ANTA 


6163. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah Telah mengabarkan kepada kami 'Ashim Al Ahwal aku mendengar Abu 'Utsman 
menceritakan dari Usamah, bahwa puteri Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam (Zaenab) 
mengutus utusan untuk menemui Rasulullah, yang ketika itu Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersama Usamah bin Zaid, Sa'd, dan Ubai. Sang utusan 
menyampaikan pesan yang isinya: 'Anak laki-lakiku telah menghadapi saat-saat kematian, 
maka kunjungilah kami'. Nabi kemudian mengutus seseorang, menyampaikan salam dan 
mengatakan, "Milik Allah sematalah segala yang diambil-Nya dan yang diberikan-Nya, dan 
segala sesuatu disisi-Nya ada ketentuan ajal tersendiri, maka suruhlah dia untuk bersabar 
dan mengharap pahala." Lantas puteri Nabi mengutus utusan untuk kedua kalinya, dan 
puteri beliau menyertakan sumpah. Maka beliau berdiri dan kami pun berdiri bersamanya. 
Tatkala beliau sampai (dan beliau) telah duduk, anak laki-laki dari puteri beliau (cucunya) 
diangkat kepada beliau, dan beliau mendudukkan di pangkuannya, ketika itu cucu beliau 
nafasnya sudah tersengal-sengal. Kedua mata Rasulullah pun bercucuran. Maka Sa'd 
bertanya: 'Mengapa mata anda sampai bercucuran?" Nabi menjawab: "ini adalah tanda 
kasih sayang yang Allah letakkan di hati hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, hanyasanya Allah 
menyayangi hamba-Nya yang berhati penyayang." 


SEA IN LA AE SAS NG AS NG Jae PI is حد‎ 


0202 


LINE AMS Da nah AN ANA يمو تلا‎ NIS سام‎ ak 


6164. Telah menceritakan kepada kami Isma'il menuturkan: telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Seorang muslim yang mendapat kematian ketiga 
anaknya, tidak akan tersentuh api neraka kecuali sebatas pelaksanaan sumpah Allah." 


2 5 5 275 0 -22 Pa? 22 24 wW A 
VE 333 Saba LAM Kah مكدد‎ KARNA AA KAN AS ثتامحمّد‎ 


و و TA‏ 


NI naas مر َكل‎ NA D alah jagat a 
223 yan Md EEE 
S ل مس‎ 2 PP 


6165. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepadaku Ghundar Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ma'bad bin Khalid aku 
mendengar Haritsah bin Wahb mengatakan; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "maukah kalian kutunjukkan penghuni surga? Yaitu setiap orang lemah 
dan tertindas, dan sekiranya ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah mengabulkannya, 
dan penghuni neraka adalah setiap orang yang berhati keras dan menentang kebenaran lagi 
sombong." 


Bab: Ucapan "Saya bersaksi atas nama Allah" 


SEN NGANA tê agé ea PERISA TEK LA SS 
ALAHAN 


1 سس 


يرکا کر AA ASN Asta NG‏ سر مهاه 


أحده يَمِيئَهُوَيَمِينْدُشَهَاءَكَمُكَالَ ار TA‏ 4& ااا او 23 NE‏ انان ها 
= »2 
49 


6166. Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Manshur dari Ibrahim dari 'Abidah dari 'Abdullah mengatakan, Pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Siapakah manusia yang terbaik?" Nabi menjawab: 
"yaitu generasiku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah mereka, 
kemudian akan datang suatu kaum yang kesaksian mereka mendahului sumpahnya, dan 
sumpahnya mendahului kesaksian mereka." Kata Ibrahim: 'dan kawan-kawan kami -ketika 
itu kami masih kecil-melarang kami bersumpah untuk melaksanakan kesaksian dan janji." 


Bab: Janji Allah Azza wa jalla 


E 


BEJ Sg BP Sea aa حددني محمد ما‎ 


Img An mi je كان ڪلف‎ da PAN صل‎ AN EL gas 


NG به اى)‎ Aa NG aka SAN BEBAS AE gin الهو‎ Has 


A 


Er 


WE ppsa 


3 € LAN لقال‎ NAN قَقَالَمَايُحَدَ مُحَدَمُكُع‎ EN in 


aii‏ دز ر 


ES 


وَفصاجب لف بر KE‏ 


6167. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abi 'Adi dari Syu'bah dari Sulaiman dan Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah 
radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah 
dengan sumpah dusta untuk menguasai harta seorang muslim -atau ia katakan dengan 
redaksi untuk menguasai harta saudaranya-—- ia bertemu Allah sedang Allah dalam keadaan 
murka kepadanya." Kemudian Allah menurunkan ayat yang membenarkannya; 
'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah,,, dst (OS. Ali'lmran 77), Sulaiman 
berkata dalam haditsnya: kemudian Al Asy'ats bin Qais lewat dan berujar, 'Apa yang 
diceritakan Abdullah kepada kalian? ' Mereka pun menjawabnya dengan suatu jawaban 
sebagaimana diutarakan Abdullah. Lantas Asy'ats menerangkan: 'Sesungguhnya ayat diatas 
diturunkan tentang saya dan kawan saya karena suatu sumur yang ada diantara kami.' 


Bab: Bersumpah dengan kebesaran Allah, sifat-Nya dan kalimat-Nya 


2 و 2244152 يجيي سم E ZA 2 > Ska‏ م 7 > عو 
PERSIS LA SALAT as‏ اذ مَالِكِقَا AI BN sae DIAN‏ 


2 


كول هَل من مَريد) AS SE‏ لفط قط وَعِرَتك وير pen‏ 


GA Aas L 2م‎ AN TL y Er 
BEE ERA 9 بَعْضٍ‎ 


6168. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syaiban telah 
menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas bin Malik menuturkan, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Jahannam tiada henti menuturkan: 'Masihkah ada tambahan? ' (OS. 
Qaf 30), sampai Allah rabbul 'izzati meletakkan telapak kaki-Nya disana hingga neraka 
mengatakan, 'Cukup, cukup demi kemuliaan-Mu, ' hingga sebagian penghuni neraka 
menghimpit sebagian lainnya." Syu'bah meriwayatkannya dari Oatadah. 


Bab: Ucapan seseorang "Demi umur Allah" 
Fa 4 7 7 A13 ا‎ 
ITA GANG خا جن مهال حد‎ as SEE GAN AAA Pm YSS 


nai 


(ANE PLAN ES قال يتالاخ‎ AN AN 


A 


al 


4 


: e SE 3 033 TUNAI, AN 


a A AE 


ENa enni, a IK sana ahan 5 
De دين‎ AJE pb P LAA? AA a a saah gia si ZA 


Z 


ISA, 
CN 


6169. Telah menceritakan kepada kami Al Uwaisi telah menceritakan kepada kami Ibrahim 
dari Shalih dari Ibnu Syihab -lewat jalur periwayatan lain- telah menceritakan kepada kami 
Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar an Numairi telah 
menceritakan kepada kami Yunus menuturkan, pernah kudengar 'Urwah bin Zubair, Sa'id bin 
Musayyab, Algomah bin Waggash dan Ubaidullah bin Abdillah tentang hadits ' Aisyah, isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika orang-orang yang menyebarkan berita bohong 
menuduhnya berzina, maka Allah menyatakan berita kesuciannya -dan masing-masing 
menceritakan kepadaku sekumpulan hadits- yang isinya: maka Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dan meminta Abdullah bin Ubai menyatakan permohonan maaf. Lantas 
Usaid bin Khudair berdiri dan mengatakan kepada Sa'd bin Ubadah: 'Demi Allah, kami akan 
membunuhnya.' 


Bab: Allah tidak menyiksa sumpah yang kalian lakukan dengan main-main 
n م ر هم م وس‎ Ai Ki 
لا‎ Yan I عَنْعَايسَدَرَضِيَ‎ an 33 AKAN IKN حَدَدْنِي‎ 


aé A s 
S| 


AN Arah NENGIH og ik ASN 


6170. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Yahya dari Hisyam mengabarkan, telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari 
Aisyah radliallahu 'anhuma mengenai firman Allah: 'Allah tidak menghukum kalian karena 
sumpah kalian yang tak disengaja, ' OS.Albagarah 225, kata 'Aisyah: ayat tersebut diturunkan 
tentang ucapan orang yang bersumpah: "Tidak, demi Allah. Baik, demi Allah." 


Bab: Jika bersumpah karena lupa 


CN 


| Jaa A i NAN AA زر‎ a a مس‎ MA Bis 33 ی‎ TA FA دتا‎ 


LA 


pgi دكت هاما‎ gan p5 


6171. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Mis'ar telah menceritakan kepada kami Oatadah telah menceritakan kepada kami Zurarah 
bin Aufa dari Abu Hurairah yang ia marfu'kan, Rasulullah bersabda: "Allah memaafkan 
ummatku dari segala yang dibisikkan dan dikatakan hatinya, selama belum dilakukan atau 
dibicarakan.' 


Z 
وم م‎ 


5 0 2 ا عن أبن جر قال توفت USA‏ يهول حَدَكْنِي عِيسَى بن 


4445 4 


AN seks Bala gate NAWA AN BL A3 SAN Kan 
Jen ATES WE JBS NS سول اله‎ e AA 


s 
A 


wA af ر‎ - - Z 2 A 


JA 42 (IIS da sala له‎ DI ANI SIN PS IS كُنَتُ أَحْسِبُ‎ ÁN 
لاال افع ولا حرج‎ BASA TT ATA an يوم‎ 


6172. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitsam atau Muhammad darinya, 
dari Ibnu Juraij menuturkan: aku mendengar Ibnu Syihab menuturkan: telah menceritakan 
kepadaku Isa bin Thalhah, bahwasanya Abdullah bin Amru bin 'Ash menceritakan kepadanya, 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika berkhutbah di hari raya kurban, seorang lak- 
laki mendatanginya dan berujar: 'Ya Rasulullah, aku kira (melakukan) seperti ini dan seperti 
ini (dahulu) sebelum melakukan ini dan ini." Kemudian yang lainnya berdiri dan berkata, 'ya 
Rasulullah, aku kira seperti ini dan seperti ini.' (menyebutkan) tiga amalan (pada hari mina). 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lakukanlah, dan tak mengapa untuk 
melakukan semua amalan (manasik) di hari itu.' Tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu 
ketika itu, melainkan beliau menjawab: "lakukanlah, dan tak mengapa." 


A ر‎ 
PE ڪن ڪب اريز ريع ن ڪَطاء‎ a Kan MA دی تومن‎ SA 
IE PN AN îe NGEH Ng AENA 

E AE أن رمي‎ SENI بح قال لا حر ج‎ NAN Ta ira 


6173. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abu Bakar bin 'Iyyasy dari 'Abdul Aziz bin Rufai' dari 'Atho' dari Ibnu "Abbas radliallahu 


'anhuma menuturkan, seorang laki-laki berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: 
'Saya berziarah sebelum melempar jumrah? ' Nabi menjawab: "Nggak masalah", laki-laki lain 
mengatakan, 'Saya mencukur sebelum melempar jamarat? ' Nabi menjawab: "Nggak 
masalah!" Yang lain mengatakan, 'Saya mencukur sebelum menyembelih? ' Nabi menjawab: 


"Nggak masalah!." 


A 
4م ور دو ر‎ 


Jeda go للِبُنْعْمَْرَ عَنْسَعِيدِ‎ BIASA AAN SAI) HN حَدَدْنِي إِسَحَاقُ‎ 


SA sena Ka b سلف‎ ALA AI وَرَسُو‎ us 


IE Ie AI SO Isa NING‏ ار ج قَصلَنَكَلَم تلقال 
ASN Tuna o SEE bÉ‏ 
a ANA PUN ES PIN BI ALS 2 akah SAN AN aka‏ 


IM 


BAE Pa Pp سجد‎ AN ah Su 
لكف صلاتك كلها‎ já 


6174. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Said bin Abi Sa'id 
dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki masuk masjid dan shalat, sedang Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam ketika itu berada di pojok masjid. kemudian lelaki tersebut datang 
menemui Nabi dan memberi salam, tapi beliau berujar: "kembali dan shalaatlah, (karena) 
kamu belum melakukan shalat!" Orang itu mengulangi shalatnya dan mengucapkan salam. 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda lagi: "kembalilah dan lakukan shalat (lagi), sebab 
engkau belum melakukan shalat!" Pada kali ketiganya, orang itu berujar: 'ajarilah aku! ' Nabi 
menjawab: "Jika kamu hendak melakukan shalat, sempurnakanlah wudhu dan 
menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah dan bacalah al gur'an yang mudah bagimu, 
kemudian ruku'lah hingga kamu lakukan ruku'mu dengan tenang, kemudian angkatlah 
kepalamu hingga engkau berdiri dengan tenang, kemudian sujudlah hingga engkau sujud 
dengan tenang, kemudian angkatlah hingga engkau betul-betul duduk lurus dan tenang, 
kemudian sujudlah hingga engkau sujud dengan tenang, kemudian angkatlah hingga engkau 


berdiri dengan tenang, lakukanlah yang demikian dalam semua shalatmu semuanya." 


NG AN bê sê Soil a zia ESS Aai 33 3 Sis 

A Z A x 5 و‎ 5A Ag P = 2 2 ej 222 

3 CAS آي‎ Sea Sa MAY PES 

04 2 مدو‎ e س = م بشع‎ PIE Ani اجر تراد 2 ےر‎ A د رامق‎ 
يقالت قر الله‎ laah salab ade jaka esa AA LIKE jo 


A Pa 


TAN GAN GENG G3 52 قال‎ SAN حُدَيْقَهُعَفَرَ‎ NG A SEN ASN 


4 2 2 و‎ 
AM 9 Hi 2 5 
حير حتى‎ 
a Z 
ب‎ P 


6175. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abil Maghra' telah menceritakan kepada 
kami Ali bin Mushir dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah radliallahu 'anhuma 
menuturkan, Di hari Uhud kaum musyrikin porak-poranda dengan kekalahan yang dapat di 
lihat dikalangan mereka, maka Iblis berteriak: 'hai hamba-hamba Allah, awas pasukan musuh 
di belakang kalian, ' maka barisan depan berbalik ke belakang sehingga mereka bertempur 
sendiri. Khudzaifah bin Yaman lantas mencermati keadaan, tak tahunya ayahnya masih 
hidup sehingga ia berseru: 'Ayahku, ayahku! ' Lanjut Aisyah: demi Allah, pasukan musyrikin 
tidaklah lewat hingga mereka berhasil membunuhnya, dan Khudzaifah berkata, 'Kiranya 
Allah mengampuni engkau, ayah! ' Maka demi Allah, dalam diri Khudzaifah tiada henti terus 
tertanam bibit-bibit kebaikan hingga ia bertemu Allah. 


A - 
- 


AAS - م وو‎ AA A kaa Na 


Pa 
Asa 


كي PARA‏ ر و 5 AF‏ 
مه قال IE E AS‏ وَمَحَمَدٍ bê‏ لي هر ڊ 0 


aaa Aan geli aba sn داياو‎ Nala AAN Je NINGEN رَضِيَ‎ 
ML LAI 


6176. Telah menceritakan kepadaku Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah menuturkan: telah menceritakan kepadaku 'Auf dari Khilas dan Muhammad dari 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu menuturkan: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menyantap makanan karena lupa padahal dia sedang puasa, hendaklah ia 
sempurnakan puasanya, sebab Allah-lah yang memberinya makanan dan minuman." 


Ar 4 


PA ijada sngat sate 008 


A 


ر ب 


MAAN BAN SAN أف لم رق‎ Jaba SEA LSN 


6177. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abi dzi'b dari Az Zuhri dari Al A'raj dari Abdullah bin Buhainah, ia menuturkan: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat mengimami kami dan berdiri setelah dua rakaat pertama 
sebelum duduk, beliau teruskan shalatnya. Selesai beliau mendirikan shalatnya, para 
sahabat menunggu-nunggu beliau mengucapkan salam, tetapi beliau bertakbir dan sujud 
sebelum salam, kemudian beliau angkat kepalanya kemudian bertakbir dan bersujud, 
kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan salam. 


Kerana يز دِالصَّمَدِحَدَتْنَامَنَسُو‎ IE E اهمس‎ is e 


A 
w 


Kua 36 PARA KPA ASUHAN عَنَابْنِمَسَعُو و رضي‎ 
V3 IE Lama IMAN SANI AN sa ken Faal AGYI gansa 
ور‎ 277 A A 


SNN AAN abang اصَلَّيَتَ كَذَاوَ کداقال قم جد‎ NGA 


7 Pad 


SARANA BCS GAN sii MEN 


6178. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim, ia mendengar Abdul 'Aziz bin 
Abdushshammad, telah menceritakan kepada kami Manshur dari Ibrahim dari 'Alyomah dari 
Ibnu mas'ud radliallahu 'anhu, bahwasanya Nabiyullah Shallallahu'alaihiwasallam 
mengimami para sahabat shalat zhuhur, tetapi beliau menambah atau menguranginya. -Kata 
Manshur, saya tidak tahu apakah Ibrahim yang lalai atau Alyomah (maksudnya lalai tentang 
kepastian menambah atau mengurangi shalat).- Kata Ibnu mas'ud; kemudian ditanyakan: 
'Wahai Rasulullah, apakah anda meng-gashar shalat ataukah anda memang lupa? ' Nabi 
bertanya: "apakah itu?" Para sahabat menjawab, 'Anda telah melakukan demikian 
(mengurangi atau menambah shalat).' Maka Nabi melakukan dua sujud bersama mereka, 
selanjutnya beliau bersabda: "Kedua sujud ini adalah bagi siapa yang tidak tahu apakah dia 
menambah shalatnya ataukah ia menguranginya, kemudian dia berusaha mencari yang 
benar dan menyempurnakan sisanya, kemudian ia sujud dengan dua sujud." 


23 A 


aé Ae, AA AS Ta Si‏ نويتار "ea A ag‏ جُبَيرِ قَالَ قل تابن عَبَّاسِ 
A Pak‏ 


NGE ng BV) I kaa pané Par Mem SEM 2 ii 


NENG AA Mel‏ مِنْمُومَى ناا 


6179. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar telah menceritakan kepadaku Said bin 
Jubair menuturkan; saya bertanya kepada Ibnu 'Abbas, maka ia menjawab; telah 
menceritakan kepada kami Ubai bin Ka'b, bahwasanya ia mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda (mengenai firman Allah); 'Janganlah engkau 
menghukumku karena aku lupa dan janganlah engkau memaksa urusanku yang bagiku 
terasa sukar' (Alkahfi 73), beliau menafsiri dengan: "Itulah lupa pertama-tama yang 
dilakukan Musa." 


قال ابو عبد ان AAS‏ ار TEBET A‏ 

KY ANG Ora SANGA PA APU ATASAN SEA‏ ا 
BEE gate NG Aa JSI a HAL ANA PA MA‏ 
جد NGGEH‏ هي IE JENAR Lah PLANT Lina ae‏ الشَّعْبِيَ 


z 
7 

مداه - 
روم AA‏ عم 


Žak قتف هدا لمانو يول لا أذ ري أب‎ senil nn É SI 


9. 


gas A2 Sen NA 


6180. Abu Abdullah menuturkan: Muhammad bin Basyar telah menulis kepadaku (yang 
berbunyi), telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Mu'adz telah menceritakan kepada 
kami Ibnu 'Aun dari Asy Sya'bi menuturkan: Al Barra' bin Azib berkata ketika itu ia dikunjungi 
tamu-tamu, maka ia perintahkan keluarganya untuk menyembelih sebelum ia kembali dari 
(shalat hari raya) dengan tujuan agar tamu-tamunya dapat makan, karenanya mereka 
sembelih sebelum shalat (hari raya). Kejadian ini terus mereka laporkan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkannya untuk mengulangi 


sembelihannya. Al Barra’ kemudian bertanya: 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai kambing 
yang telah berumur sekitar enam bulan yang banyak susunya, dia lebih baik daripada dua 
kambing pedaging ...! ' Ibnu 'Aun memaugufkan hanya sampai kalimat ini dari hadis Asy 
Sya'bi, dan dia menceritakan dari Muhammad bin Sirin dengan semisal hadits ini, dan dia 
memaugufkan sampai di tempat ini. Dan dia katakan: 'aku tidak tahu apakah selainnya 
mendapat rukhsah atau tidak.' diriwayatkan oleh Ayyub dari Ibnu Sirin dari Anas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


1 


و 2 P‏ ر ر و ا و 
GAN‏ اها ا ار ISI‏ 


BISA AIA SANA خط‎ san se dala sal 


6181. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Aswad bin Qais mengatakan: aku mendengar Jundab mengatakan: aku ikut 
bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau shalat eid, kemudian beliau berpidato 
dan mengatakan: "Barangsiapa telah menyembelih (sebelum shalat ini), hendaklah ia 
menggantinya, dan barangsiapa yang belum menyembelih, hendaklah menyebut nama 
Allah." 


Bab: Sumpah palsu 


کاک ماتلا ME ne AAS EA DES Aga an ANE‏ ع 


Ka ISS NG A2 BLM AYU, MN NG a es 
وَالْيّمينالعَمُوس‎ 


6182. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada 
kami An Nadhr telah mengabarkan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 
Firas menuturkan; aku mendengar Asy Sya'bi dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Dosa besar ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada orangtua, 
membunuh, dan bersumpah palsu." 


Bab: Firman Allah "Orang-orang yang membeli sumpah mereka dengan harga yang 
sedikit" 


HN KAN ena TT 


A 


A Ld Z 


PN GA مَل‎ SAJA peni JE Agla aN سول الصف‎ 
AI يعني كمتاقييلا)‎ Il Asen NG PA 000 
بر‎ 


CI AAA JBS اذاو‎ NG Moga pê a NG ٿن قيس‎ SEN JG 


ر 


Aa ISA LE II AE LE في ار ض ابن عي لي‎ de 


PAR لو‎ Wg a AIK KN 


6183. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullah radliallahu 'anhu menuturkan: 
Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah mengada-ada di 
depan hakim, dengan tujuan untuk memperoleh harta seorang muslim, maka ia berjumpa 
dengan Allah dan Allah murka kepadanya, " kemudian Allah menurunkan ayat yang 
membenarkan hal ini dengan ayat, 'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan 
sumpah mereka dengan harga yang sedikit' (AS. Ali'imran 77) hingga akhir ayat. Maka Al 
Asy'ats bin Oais masuk dan bertanya: 'Apa yang diceritakan Abu Abdurrahman kepada 
kalian? ' Mereka menjawab: 'begini dan begini'. Maka Al Asy'ats bin Qais berkata, 'ayat itu 
diturunkan kepada kami, yang ketika itu saya mempunyai sumur di pekarangan 
keponakanku, maka kudatangi Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam dan beliau bersabda: 
"Sekarang engkau harus menyertakan bukti kepemiikanmu atau dia melakukan sumpahnya!" 
Aku menjawab: 'kalau begitu, dia pasti akan bersumpah Ya Rasulullah! ' Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan sumpah dusta 
(diada-adakan), ia melakukan kejahatan dengan sumpahnya itu dengan tujuan untuk 
merampas harta seorang muslim, ia akan menjumpai Allah sedang Allah dalam keadaan 
murka kepadanya." 


Bab: Sumpah pada yang tak dikuasai, pada kemaksiatan dan saat marah 


BERTAHAN ڪَنَبُريدِڪَنا يرڪنا ي موس‎ AA Pee Maret ea 


Plak KT 23 LAN IBU PA sa Par AN AAN 


LA 


êdang ha ya PA eá s á AN SO AN NE Art gt 


6184. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin A'la' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa menuturkan: sahabat- 
shabatku mengutusku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar aku menanyai beliau 
mengenai kendaraan untuk mengangkut kami. Tetapi beliau bersabda: "Demi Allah, saya 
tidak bisa mengikutsertakan kalian naik kendaraan." Ketika itu kutemui beliau dalam 
keadaan marah. Ketika aku mendatangi beliau di waktu selanjutnya, beliau bersabda: 
"Temuilah kawan-kawanmu, dan katakan kepada mereka bahwa Allah atau Rasulullah 
mempunyai kendaraan untuk mengangkut kalian." 


NA CAN حو‎ ME EA PN AS یز‎ SIKA SA 
وَسَعِيدَ‎ AS NE GP يقال سيعت‎ BN La Li LI EN 3 3? KAYA Sang 
asilé ga 3 


2 
YA 


des NAGA NALAR بن‎ Sa SAN AS 308353 


3, 


wA Zgor Pd Z 


Sas JEN GEN AS GG NY JAN Ibing pad‏ طَابِقَدمِنَالْحَدِيثِ 
TT NG‏ بالك LA‏ ال یات SIRI S GAS‏ 


7 GA ا ور‎ AA ana - x Pog A EA 5 a cL 04 0 5 
قال لماش ة انرا ولا‎ AAA GA ga ل يش‎ SENA sasa قر‎ gka a وق على‎ 
A 2 - A 
tT KYT 2 AS GAN Kangkung -é 2 La Ai 50 
NGANG ING NGANG AN MARAN saia SAN 5) si JE 


NG 


BARA AA AETAT N PETR sa ING AAN saka‏ د 


6185. Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz telah menceritakan kepada kami Ibrahim 
dari Shalih dari Ibnu Syihab -lewat jalur periwayatan lain- Telah menceritakan kepada kami 
Al Hajjaj telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar An Numairi telah menceritakan 
kepada kami Yunus bin Yazid Al Aili menuturkan: aku mendengar Az Zuhri menuturkan: aku 
mendengar Urwah bin Zubair dan Sa'id bin Musayyab dan Algomah bin Waggash dan 
Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah tentang hadits 'Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ketika penyebar berita bohong menyebarkan isu bahwa dia berbuat zina, maka 
Allah menurunkan berita kesuciannya; 'Masing-masing penyebar berita bohong itu 
menceritakan sekumpulan cerita bohong tentang aku, maka Allah menurunkan ayat: 
'Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong,,, hingga sepuluh ayat 
berikutnya (QS. Annur 11-21) yang kesemuanya menjelaskan berita kesucianku. Abu Bakar 
ash Shiddig yang sebagai pihak menanggung nafkah Misthah bin Utsatsah karena masih ada 
hubungan kekerabatan mengatakan: "Demi Allah, saya tidak akan memberi nafkah lagi 
kepada Misthah sedikit pun selama-lamanya setelah ia turut serta menyebarkan isu tentang 
'Aisyah." Maka Allah menurunkan ayat: 'dan janganlah orang-orang yang diberi kelebihan 
rejeki dan kelapangan diantara kalian untuk menahan pemberiannya kepada kerabat' 
(OAS.Annur 22), lantas Abu Bakar mengatakan: 'Baik demi Allah, sungguh saya mengharap jika 
Allah mengampuni kesalahanku' lantas Abu Bakar meneruskan kembali pemberian 
nafkahnya dan berkata, 'Demi Allah, saya tidak akan lagi mencabutnya selama-lamanya.' 


1G‏ ر و 


BANK بُ عن القاس م هدم قال‎ MEN IKEA, sapa NGA 
Sua هو‎ KA BAN Bai 3 ر مولا صل غو‎ SANAN BE 
NIMAS EP NG ARA Dan ssi At KARI AAN 


Tai 


Aiter A N.A 


6186. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Al Qasim dari Zahdam menuturkan, kami 
pernah di dekat Abu Musa Al Asy'ari. Dia menuturkan: selanjutnya kudatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam bersama sejumlah orang-orang Asy'ari, saya jumpai beliau ketika 
beliau sedang marah. Kami meminta beliau agar mengikutsertakan kami untuk naik 
kendaraan. Tetapi beliau bersumpah untuk tidak mengikut sertakan kami naik kendaraan. 
Kemudian beliau mengatakan: "Demi Allah, insya Allah tidaklah aku bersumpah dengan 
suatu sumpah, kemudian kulihat ada sesuatu yang lebih baik daripadanya, selain kulakukan 
yang lebih baik, dan kubayar kaffarat sumpahku." 


Bab: Berucap "Demi Allah, saya tak akan berucap", lantas ia shalat, membaca 
alguran, 


TANG (Ta 8. í 22 س ر‎ us > و و‎ -Ñ karki, 
a ber ELANG tas قال لخي‎ NEE a 
A 
رور و ا ا 20 و در كد‎ 
ate cia Nera a BAG NAS nh 
Ac 


6187. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri menuturkan, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Musayyab dari ayahnya 
berkata: Ketika abu thalib menghadapi wafatnya, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
mendatanginya dan berujar: "Ucapkan laa-ilaaha-illallah, kalimat yang dapat aku jadikan 
sebagai hujjah disisi Allah." 


A A اغا‎ jas ANA, SEA PTA 
عله ر‎ ZA MINIL, 3 

NAN Go IN كَلِمَكَانِحَفِيفَكَانِعَلَ‎ kaa pané AN هرَيّرَةقالقالر‎ 
ekan N D Ka 


6188. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fudhail telah menceritakan kepada kami 'Umarah bin Oa'ga' dari Abu Zur'ah 
dari Abu Hurairah menuturkan: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Ada dua 
kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan disukai Arrahman, Subhanallah 
wabihamdihi dan Subhaanallahul 'azhiim." 


22 PERAN 


KEB عَنْعَيَدِ الو رضي‎ GARA PRE MN SSI JIE MSI Ine Haa 
SE JAE ىمن مات‎ AE Pa NGA 


n 


SEN d Jasa aras 


6189. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syagig dari Abdullah 
radliyahu'anhu, menuturkan: Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam mengucapkan sebuah 
kalimat -dan sebagian redaksinya aku menambahnya sendiri- "Barangsiapa meninggal 
dengan menjadikan tandingan bagi Allah, maka ia dimasukkan ke neraka, --dan redaksi yang 
kubuat sendiri, yaitu-; barangsiapa yang meninggal dengan tidak menjadikan tandingan bagi 
Allah, ia dimasukkan surga.' 


Bab: Bersumpah untuk tidak menemui isterinya selama sebulan, dan sebulan 
berjumlah dua puluh sembilan hari 


AE‏ 3 داد تاش ما ENG‏ : ميدع اذ SN‏ سو لالصلا 


Le ne LI 


II EA aa jêne JASA SA REA La Depan 
Da ine US KANG JB ET AI, 


6190. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah Telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Bilal dari Humaid dari Anas mengatakan, Rasulullah pernah mengiila' 
isteri-isterinya, yang ketika itu kaki beliau sedang bengkak-bengkak, beliau tinggal di 
kamarnya selama dua puluh Sembilan hari. kemudian beliau turun dari kamarnya (setelah 
dua puluh Sembilan hari berlalu). Maka para sahabat bertanya: 'katanya anda mengi-ila' 
isteri anda selama dua puluh Sembilan hari? ' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 
"sebulan itu jumlahnya dua puluh Sembilan hari." 


Bab: Bersumpah tidak akan minum perasan, lantas minum juice atau gula 


ر # $- رت A‏ < 
IE DA‏ يز ناي حازم AN‏ أي banas Jinê‏ ااا فل 


مم 
2 ,2 


Kajkl y PAOA á feee AN PARA 
an افيتَوْرِ مِنَاللَيَلِ حَنَّى أَصْبَحعَلَيَه‎ SEMEN ati abab 5535 Jae 56 


6191. Telah menceritakan kepadaku 'Ali, ia mendengar Abdul 'Aziz bin Abu Hazim berkata; 
telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Sahl bin Sa'd bahwasanya Abu Usaid seorang 
sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadi pengantin, ia kemudian mengundang Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam untuk menghadiri (walimah) 'arus. Sang pengantin puteri 
menjamu para tamu. Maka Sahl bertanya kepada para tamu: 'Tahukah kalian minuman apa 
yang disuguhkan mempelai puteri itu? ' Sahal menerangkan bahwa minuman yang 
disuguhkan adalah kurma yang direndam semalam di sebuah periuk dari batu, hingga di pagi 
harinya disuguhkan kepadanya. 


Ta 


PA 2 Wi < A و‎ e م‎ 222% dr 
Sea َالشَعْبِي عَنْ عكر‎ ÊNGG Ja AI TAS HA رتكا ةد مُحَمَّدَبْنْمُقَاتِل‎ 
KAG Nala pak Jaga Ten Gue 
ÉS La Ss, AK La 


6192. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan 
kepadaku Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Abi Khalid dari Asy Sya'bi 
dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dari Saudah isteri Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam; "seekor kambing kami mati, kemudian kami menyamak kulitnya, dan kami 
gunakan untuk geriba minuman hingga geriba itu usang." 


Bab: Bersumpah untuk tidak berlauk, lantas makan kurma dengan roti dan segala 
hal yang berlauk 


Kah RAE A عدا حمس بن‎ A AEE EE AYAH SEA TANPA 


Par A FE بر مائو م‎ ia 29 PAEA 1A دصل ال‎ KESAN BAG 


Kian pat اغ‎ be ba اك‎ í 


6193. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Abdurrahman bin Abbas dari ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha berkata; 
Keluarga Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam tidak pernah kenyang dengan roti gandum 
berlauk selama tiga hari berturut-turut hingga bertemu Allah. Sedang Ibnu Katsir 
menuturkan; telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman dari ayahnya bahwasanya ia mengatakan kepada 'Aisyah seperti ini. 


3. 


نا ي asih‏ َمَالِكِ قَالَ NS JB‏ 
a 9 sig‏ مضل ام 23 عله Maa is‏ ف فيو لجو هل نتوین ني 
Ade fnan akn KIR‏ 


AAA AM xisi رول اا‎ E Benda sale PAS, Á oá 


A 


a a PA A 


[6 b 


SAS Ae SAP MAAN HER ANGGENG 


Tayan Kyt BL Ca au 21245 -4 و‎ 
سول الله صل‎ SIS Siti PASS يَهَوَسَلمَ‎ AIA رسو‎ IE ai 
NGAGAS gag AA ُو انلقو‎ Kayak sa 


M‏ مه 


Pen KAKA JAH عَنَّدَنًا‎ Kes AM An ZA Pain an 
Sg bishi Ba A Sani ib 4 E AK 


A 


YA AA Sada gate An كحلا قال سول الله صل ال‎ San Ada 


IM 


NYA 


14 


Li Aa HN al page BN PARI 
A SA ss AA ea RAEAN نال فيه شو‎ NN 


z 


2 13 Z2 ره‎ KE: ko PEA رت‎ A Da 
53 SEA AA KA Sena Aing 


Shaa PAS Aa Anak IN MASAK GA 


6194. Telah menceritakan kepada kami Outaibah dari Malik dari Ishag bin Abdullah bin Abi 
Thalhah, ia mendengar Anas bin Malik menuturkan: Abu Thalhah mengatakan kepada 
Ummu Sulaim; 'Aku mendengar suara Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang sedemikian 
lirih hingga aku tahu bahwa beliau lapar, apakah engkau mempunyai makanan? ' 'Ya aku 


punya' Jawabnya. Ummu Sulaim kemudian mengeluarkan beberapa kerat roti gandum, 
kemudian ia ambil sehelai kain dan ia bungkus roti itu dengan sebagian kainnya, Abu Thalhah 
mengutusku untuk menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Aku bergegas pergi dan 
kudapati Rasulullah saat itu tengah di masjid bersama para sahabatnya. Aku mendatangi 
mereka, kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertanya: "Sepertinya kamu diutus 
oleh Abu Thalhah?" 'Benar, Ya Rasulullah' jawabku. Maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa 
sallam bersabda kepada para sahabat yang bersamanya: "Berdirilah kalian." Mereka 
kemudian berangkat dan aku juga berjalan ditengah-tengah mereka hingga kudatangi Abu 
Thalhah dan kuutarakan kepadanya segala peristiwanya. Abu Thalhah berkata: "ya Ummu 
Sulaim, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam dan para sahabatnya datang kepada kita, 
padahal kita tak punya makanan untuk menjamu mereka." Ummu Sulaim menjawab: "Allah 
dan rasul-Nya lebih tahu.” Abu Thalhah keluar untuk menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, kemudian dia dan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam masuk ke 
dalam rumahnya. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkata kepada Ummu Sulaim: 
"Bawalah kesini makanan yang kau punyai wahai Ummu Sulaim!" Ummu Sulaim langsung 
membawa rotinya, dan Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Sulaim agar roti itu dicuil- 
cuil. Ummu Sulaim kemudian memeras geriba yang berisi minyak samin dan dia gunakan 
untuk membumbui rotinya. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam kemudian membaca doa- 
doa yang Allah kehendaki untuk beliau ucapkan, kemudian berkata kepada Abu Thalhah: 
"Panggil sepuluh orang!" Abu Thalhah memanggil sepuluh orang, mereka masuk dan 
menyantap hingga kenyang dan keluar. Kemudian Rasulullah berkata lagi: "panggil sepuluh 
orang, " mereka pun masuk dan menyantap makanan hingga kenyang dan keluar. Kemudian 
Rasulullah berkata lagi: "panggil sepuluh orang, " mereka pun masuk dan menyantap 
makanan hingga kenyang dan keluar. Semua sahabat akhirnya bisa makan sampai kenyang, 
padahal jumlah mereka saat itu sebanyak tujuh atau delapan puluh orang. 


Bab: Niat dalam sumpah 


SERA يو‎ das SC Ek LA عَبدَالْوَهَابِقَالَ‎ ACACA gak JANG 


IM 


ر و بر ووم SEAR LEL‏ 


مك مع ا NG KEL) jas IN PA 56 aké‏ رضي الله 
ولا AI GRES BAH gie: ANTA‏ مَامَوَى فَمَنْ كانت Fm‏ ته 


« Pd 


4-35 A3 W Sina BCS Casa 25 BIUS 7 Da 


MARA 
6195. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahhab menuturkan; aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan; telah 
mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim bahwasanya ia mendengar 'Alqomah bin 
Waggash Al Laitsi menuturkan; aku mendengar Umar bin khattab radliallahu 'anhu 
menuturkan; aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: 
"Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya 
mendapatkan apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang (berniat) hijrah kepada Allah dan 
RasulNya, maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya. Dan barangsiapa (berniat) hijrah 


karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya 
kepada apa yang diniatkannya itu." 


Bab: Jika memberi hadiah hartanya dengan bahasa nadzar atau taubat 


Ke Ga 2 


PANAS Agak D AR AS‏ اونا 


daaa Ai bya حَدیثه‎ JAN sasa Par ل‎ 


See” 


MAS بَعَضَ مالك فهو‎ ANE IL a AES NGABA NAK اللَمَوَرَسُو‎ SAS 


6196. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan 
kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin ka'b bin Malik dari Abdullah bin Ka'b, ia adalah 
penuntun Ka'b diantara anak-anaknya ketika ia telah buta, menuturkan: aku mendengar Ka'b 
bin Malik tentang ceritanya mengenai firman Allah: 'dan atas tiga orang yang tertinggal' (OS. 
Attaubah, 118) -yang dalam akhir ceritanya ia mengatakan - diantara tanda ketulusan 
taubatku, aku melepas hartaku untuk kujadikan sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul- 
NYA. Tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tahan sebagian hartamu, itu lebih 
baik bagimu." 


Bab: Jika mengharamkan makanannya 


AE at CAN Simas Pala ea‏ يچ قال عَم ARE ALE‏ يفول 
asa AS TN GA AE Ak SAI‏ كينت عند SAS‏ 
KIA Ta‏ او KAN anggara TAP LANG ADE HA PMA‏ 
مِنَكَرِيحَمَعَا NGNE SUS JS aa Kes‏ لا شر AN AIA‏ 


na 


(AJ san ata, 556 E I ا‎ 
ENI ELIA Jia بم أروَ اجه ڪَدِيًا)‎ BAN AN) 5) Lake AAA 


A L 


A ر‎ 


2 7 عي م BM 0 Te z‏ 24 2 ر 
بمو ىعن GAS se Gel‏ قد AH LA‏ بِدَلِكِأحَدًا 


6197. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Al Hajjaj dari Ibnu Juraij menuturkan, 'Atha' berangggapan bahwa dirinya pernah 
mendengar Ubaid bin Umair mengatakan: aku pernah mendengar 'Aisyah menuturkan, 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tinggal di rumah Zainab binti Jahsy dan meminum 
madu dirumahnya, maka aku dan Hafshah saling berwasiat bahwa siapa saja diantara kami 
berdua yang didatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, agar kami mengatakan: 'Aku 
menemukan bau pohon mighfar dimulutmu, apakah engkau telah makan buah mighfar? ' 
Nabi kemudian menemui salah satu dari keduanya dan dia mengatakan ucapan yang telah 
disepakati keduanya, namun Nabi justeru menjawab: "Tidak, bahkan aku minum madu di 
tempat Zainab binti Jahsy, dan sekali-kali aku tidak akan mengulanginya." Maka turunlah 
ayat yang menegur Nabi: "Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan sesuatu yang telah 


Allah halalkan kepadamu' dan surat, 'jika kalian berdua bertaubat kepada Allah, ' ditujukan 
kepada Aisyah dan Hafshah. Dan firman-Nya, 'Ingatlah ketika Nabi merahasiakan sebuah 
pembicaraan kepada sebagian isterinya, ' petikan ayat ini untuk ucapan Nabi yang 
mengatakan: 'Namun aku minum madu.' Ibrahim bin Musa berkata kepadaku, dari Hisyam 
dengan tambahan redaksi: "Saya sekali-kali tak akan mengulanginya selama-lamanya, saya 
telah bersumpah, maka janganlah kalian kabarkan kepada seorang pun." 


Bab: Melunasi nadzar dan firman Allah "Mereka memenuhi nadzar mereka." 


36 راه ر رر‎ PRO یار ووا‎ ai وور ےک و وو ووو‎ Per 
g 


: ak SEA KN IE SEN التب صل‎ Kala pasa Ag اف‎ 
Ie na JL SA 


6198. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Al Harits, bahwasanya ia 
mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata: 'Bukankah mereka dilarang dari nadzar? 
Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya nadzar tidak bisa 
menyegerakan sesuatu dan tidak pula bisa menangguhkannya, hanyasanya nadzar 
dikeluarkan dari orang bakhil." 


GAS م‎ 


AN DIAA UAS 2 AAS PSA Ap MUAH 


ra 


JS Dean KAA D 


6199. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Manshur telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Murrah dari Abdullah bin 
Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang nadzar dan bersabda: "Nadzar tidak bisa 
menolak sesuatu, hanyasanya ia dikeluarkan dari orang bakhil." 


A, A 


GANGBANG z Segan NG ba AA دا‎ 
ABE NI ak S KN ياي اټ‎ Nela َيه‎ 
Br Peng Pena, ر‎ Sai 


6200. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abu Az zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah menuturkan; 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Nadzar tidak akan menghantarkan anak adam 
kepada sesuatu yang tidak ditakdirkan baginya, namun nadzar menghantarkannya kepada 
takdir yang ditakdirkan baginya, Allah mengeluarkan nadzar dari orang bakhil, sehingga 
menghantarkannya kepada sesuatu yang belum ia dapatkan sebelumnya." 


Bab: Dosa bagi yang tidak melunasi nadzar 


- Pari PA RS 
4 م وم 29ر 2 | 2 وور‎ 


A و‎ AL 5a 72? م‎ NG < Kn ر ر 5 وآ‎ 
eS 


UA 5 d بن‎ 0 AURA 2 Main 
2 2 رر‎ Izz PEEPI ETS 0700 NS ANG AR OS 56 M D 0 
PENA PNP د رشقي ا‎ $: 1 et 
واوس معي‎ . Asor 2 کو ےر‎ foz وور ر‎ - 
HAN يُؤْتَمَنْونَوَدشْهَدَونَوَلاسَتَشْهِدونَوَيَظهَرُفِيِم‎ NG 
6201. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya bin Sa'id dari Syu'bah 
mengatakan, Telah menceritakan kepadaku Abu Jamrah telah menceritakan kepada kami 
Zahdam bin Mudharrib mengatakan, aku mendengar Imran bin Hushain menceritakan dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian 
generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya." -Imran berkata: 'Aku tidak tahu 
penyebutan dua atau tiga kali setelah generasi beliau', - "kemudian datang suatu kaum yang 
mereka bernadzar namun tidak mereka penuhi, mereka berkhianat dan tidak dapat 
dipercaya, mereka bersaksi padahal tidak di minta menjadi saksi, dan nampak tanda mereka 
adalah kegemukan." 


Bab: Nadzar dalam ketaatan 


4 


ر karki‏ 22 ےا Set,‏ ا chs 2 PN‏ سو | ب مل P‏ 22 ام و 
O IA‏ 
AI‏ صل 5a EN‏ سم قال a‏ 56 أن AAA pakah‏ 


6202. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Malik 
dari Thalhah bin Abdul Malik dari Al Oasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, 
hendaknya ia menaati-NYA, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepadaNya, maka 
janganlah ia perturutkan untuk bermaksiat kepadaNYA." 


Bab: Semasa jahiliyah bernadzar untuk tidak mengajak bicara 


Se KELANA Ta 22 2 PA 383‏ سردب وا 
Penara ; Kiai Jan NASA ANA‏ 


Í X3 HAN Pee NISN ey SA قَالَيَارَسُولَ الله‎ gae 


6203. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Abul Hasan telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar 
dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Umar mengatakan, 'wahai Rasulullah, saya bernadzar 
semasa jahiliyah untuk beri'tikaf dimasjidil haram! ' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "penuhi nadzarmu!" 


Bab: Mati dengan meninggalkan nadzar 


KESAN SE ANE PN Esa ai Iu pi Kas 


e ARA Atap Hantu SA AN ra 
Ana nai AGA TAN 23 


6204. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, 
bahwasanya Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Sa'd bin Ubadah Al Anshari 
meminta fatwa kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam tentang nadzar yang ditanggung 
ibunya, kemudian ibunya meninggal sebelum memenuhi nadzarnya. Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memberinya fatwa agar ia melaksanakan nadzarnya, kemudian hal itu menjadi 
sunnah. 


ا 


ا 


5 TEA رضي‎ ME EA A 7 BIA LARI Par ba a la 
A pan 
KAN IMA SSI AA, NGANG يوسم‎ MEN Te ANE 
az 


Laii ý RENAT a Peka sake 


6205. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Abu Bisyr mengatakan, aku mendengar Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma 
mengatakan, Seorang laki-laki mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar: 
"Saudariku bernadzar untuk menunaikan haji, namun terburu meninggal." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Kalaulah dia mempunyai hutang, apakah kamu 
berkewajiban melunasinya?" 'iya' jawabnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melanjutkan: 
"maka Lunasilah (hutang) kepada Allah, karena ia lebih berhak untuk dipenuhi." 


Bab: Nadzar pada hal-hal yang tak dimiliki dan dalam kemaksiatan 


rg 


JE A ل‎ ARA 
الا ت‎ Dea pa ATAP Sera saien ISA 


6206. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Malik dari Thalhah bin Abdul Malik 
dari Al Qasim dari 'Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, taatilah DIA, dan barangsiapa 
bernadzar untuk berma'siat kepada-NYA, janganlah berma'siat kepada-NYA." 


e Tata 
708 As 23 212A 12 4 2 4 ha ب‎ S £ Pe ana P EEE 159 


8 5 0 Pi ap | AME < 57 KIAT AAS AA 245 - 4 NA 
بت عنًا‎ ER bebas Gn Sg SEA sha ني عَنّ تَعَذْ يب هذ‎ 


4 ia 


6207. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Humaid telah menceritakan kepadaku Tsabit dari Anas dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Allah tidak membutuhkan penyiksaan orang ini terhadap dirinya." 
ketika beliau menyaksikan seseorang yang berjalan dengan dipapah diantara kedua anaknya. 
Al Fazzari mengatakan dari Humaid telah menceritakan kepadaku Tsabit dari Anas. 


BIAN AE NDA Ng سَليّمَا‎ Mei Aga palé Ms 


akah مام وعو‎ pk, had sala gala 


6208. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal 
dari Thawus dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melihat 
seseorang yang sedang thawaf di ka'bah dengan seutas tali pengikat, maka Nabi 
memerintahkan untuk memotongnya. 


PA - PA 
1 و دسم وعم‎ 4 


KALI NI Ga SANGAN gi AAA AA GAN ترام بن مو تی‎ Gis 
A A 2 5 


KA وَهُوَ طوف‎ Pagi yah DI NIK AH 


WA 


NA a AAA : LE صَنَ‎ LAN GA san BLN sas oh 
6209. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam bahwasanya Ibnu Juraij mengabari mereka dengan mengatakan, telah mengabarkan 
kepadaku Sulaiman bin Al Ahwal, bahwa Thawus mengabarkan kepadanya dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika thawaf di ka'bah melewati 
seseorang yang menuntun seseorang dengan tali di hidungnya, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memotongnya dengan tangannya kemudian menyuruhnya untuk menuntunnya 
dengan menggandeng tangannya. 


NN Dan ana Keiti PA SR An کک‎ 


صلی sa‏ سآ ي 1 اخ وقد سا تقار KN ASA‏ قد 


2 


Kd Jk d 5 Ed ala MANAN; Je ba NGÊS yaé KA SV IBAN, 
dasa Z a OA PAKE KALI BA صو‎ Pan 


6210. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas mengatakan, 
ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah, tiba-tiba ada seseorang 
yang berdiri terus, beliau pun bertanya tentang perbuatannya, maka para sahabat 
menjawab: 'Itu Abu isra'il, telah bernadzar untuk berdiri dan tidak akan duduk, tidak akan 
berteduh, tidak akan berbicara dan terus berpuasa.' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Suruhlah dia untuk bicara, berteduh, duduk, dan menyempurnakan puasanya." 
Abdul Wahhab mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Nadzar untuk puasa, lantas bertepatan idul fithri atau adz-ha 


AS 5 KNA NA GADA GK BANG An KANA {h Kera 3 NATA KNA 
MALE BEN III PE ALA رضي‎ EA EN GANGA 


ZA ر يه ر رح مرو‎ as {z a 4 ور 2 كوو‎ AA د‎ 
HS MEA As SE فطر قال‎ TAS SAS 
es Jail RSNI 

6211. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Bakr Al Mugaddami telah 
menceritakan kepada kami Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Musa bin 
'Ugbah telah menceritakan kepada kami Hakim bin Abi Hurrah Al Aslami bahwasanya ia 
mendengar Abdullah bin umar radliallahu 'anhuma ditanya tentang seseorang yang 
bernadzar untuk tidak melalui hari selain melakukan puasa, kemudian bertemu dengan hari 
idul adha dan idul fitri. la menjawab dengan mengutip firman Allah: "sesungguhnya telah ada 
pada diri Rasulullah sebagai teladan yang baik bagimu' (OS. Ahzab 21), beliau tidak pernah 


melakukan puasa di hari raya adha dan fitri, dan beliau tidak berpandangan berpuasa di 
kedua hari itu." 


ر ر By.‏ 2 و ور 2 
ANAKE WS‏ بن pinka a‏ يدير ع ڪن يوش ڪَ نز تاد ين جير قال GÊNGE‏ 


LA LA 
- 


PUAN PA EA AAN Ji A3 
Ker ÉN ميو‎ a NIS 


6212. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' dari Yunus dari Ziyad bin Jubair, dia menuturkan; aku sedang bersama 
Ibnu Umar, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bertanya; 'saya bernadzar untuk berpuasa 
setiap hari selasa dan rabu selama hidupku, kemudian hari itu bertepatan dengan hari Nahr 
(eidul adha)? ' maka dia menjawab; 'Allah memerintahkan untuk melaksanakan nadzar, dan 
kita dilarang untuk berpuasa pada hari nahr.' Dia mengulangi Jawabannya kepada lelaki 
tersebut dan berkata seperti itu dengan tidak menambahnya. 


Bab: Bumi, Kambing, perkebunan, peralatan, apakah dalam kategori nadzar dan 
sumpah? 


5 


Ga Pa: 575 ع يم و دم 5 ر و‎ : 2 aS ر ا‎ 
ابَنِمْطِيع عَنأبي‎ ael EPA Si PULAU ga قال‎ Jaa Cia 
JI GAN فضة‎ AE 333 sika LEAN SAN AL NE هر یر‎ 


IM 
“ IM w IM 


MEN Je NI ga ر يلر‎ KN BA بني‎ : sadassa َوَالْمَكَا‎ SNG 
الله ا ع ةرد عل 96ر ادي‎ AN ES مامغلا ماقا ل ليذم تو‎ 
Ea ISS 6) ala sasé Par AN رول ارم‎ a SA 


gE 4‏ ر 


AKI 1‏ 2ه 21244 ر G wi 27 KY‏ و KAA‏ > و كس 
ISLAM‏ شو ل اله صل pad EN‏ سدم گلا و الذي دَفُسي KE ASIN MAKAN ah‏ 


ا ر وا Ai‏ قن ا BA SN‏ 4 93 2 
مِنَالْمَعَامْ لم ea‏ م لمعل AL GANG AE Wal‏ جل بتر اك أو شرا كين إلى 
P‏ کے A ANGGÉ‏ رس > P‏ - 

الب au ja be‏ اك من‌تار أو شرًاكانمن‌تار 
Telah menceritakan kepada kami Isma'il mengatakan, telah menceritakan kepadaku‏ .6213 
Malik dari Tsaur bin Zaid ad Daili dari Abul Ghaits maula Ibnu Muthi' dari Abu Hurairah‏ 
mengatakan: kami berangkat bersama Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam saat perang‏ 
khaibar. Kami tidak memperoleh ghanimah berupa emas dan perak, hanya kami mendapat‏ 
harta, pakaian dan perabot. Seorang dari bani dhubaib yang dikenal dengan nama Rifa'ah bin‏ 
Zaid memberi hadiah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berupa seorang pelayan namanya‏ 
Mid'am. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mid'am ke Wadil gura,‏ 
hingga ketika ia sampai di Wadil gura, tepatnya ketika Mid'am mengendarai hewan‏ 
tunggangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, sebatang anak panah nyasar mengenai‏ 
dirinya hingga terbunuh. Para sahabat kemudian berseru: 'sungguh bahagia, baginya surga! '‏ 
langsung Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menegur dengan bersabda: "Sekali-kali tidak,‏ 
demi dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, baju yang diambilnya dari ghanimah yang‏ 
belum dibagi di hari Khaibar telah menyalakan api baginya." Ketika para sahabat mendengar‏ 
sabda beliau, tiba-tiba seseorang membawa seutas tali atau sepasang tali kepada Nabi‏ 
shallallahu 'alaihi wasallam, dan Nabi bersabda: "seutas tali neraka, atau sepasang tali‏ 
neraka."‏ 


Kitab: Kafarat sumpah 


Bab: Firman Allah "Kaffaratnya, memberi makan sepuluh orang miskin." 


Audi عم‎ PAMA ABS Yak eno 
GANG AY اء‎ ÊNGG esai sisi NA gi PE CO aa ka 


1 BARA adan 


6214. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abu Syihab dari Ibnu 'Aun dari Mujahid dari Abdurrahman bin Abu Laila dari Ka'b bin Ujrah 
mengatakan, aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau berkata: 
"Mendekatlah kesini!" Aku pun mendekat. Nabi bertanya: "Apa kamu merasa terganggu oleh 
kutumu?" "Iya" jawabku. Nabi bersabda: "Kalau begitu kamu bayar fidyahmu berupa puasa, 
sedekah atau binatang kurban." Dan telah mengabarkan kepadaku Ibnu 'Aun dari Ayyub 
dengan redaksi: "Puasa tiga hari, binatang kurban berupa kambing, atau memberi makan 
enam orang miskin." 


Bab: Firman Allah "Allah telah mewajibkan kaffarat sumpahmu” 


BEN KE فيه‎ aka JÊG NE SARA عبد اله خد‎ As 5- 
jet Na TIAE لاد‎ MEN MAN 
a a LAN DAA TPA 
Mag Ang ga! ا كر‎ AAN e 
كلعل‎ San امال‎ NA کنو‎ 
D BOS ary 


125 


Ar NGABA dna Ai 


A 


6215. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri, Sufyan berkata; aku mendengarnya dari mulutnya, dari Humaid bin 
Abdurrahman dari Abu Hurairah mengatakan, Seorang lelaki menemui Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan berujar: 'celaka aku! ' "kenapa denganmu?" Tanya Nabi, dia Jawab: 'Aku 
menyetubuhi istriku di bulan Ramadhan.' Nabi bertanya: "mampukah kamu membebaskan 
seorang budak?" 'Tidak, ' Jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan 
secara berturut-turut?" "Tidak' jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa memberi makan 
enam puluh orang miskin?" "Tidak, ' Jawabnya. Nabi bersabda: "Kalau begitu duduklah." 
Orang itu pun duduk, dan Nabi membawakan segantang penuh kurma dan berujar: 
"Ambillah kurma ini dan pergunakanlah untuk bersedekah!" Orang tadi menjawab: 'Apakah 


kepada orang yang lebih miskin dari kami? ' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun tertawa 
hingga terlihat gigi serinya dan bersabda: "berilah makan keluargamu dengannya!" 


Bab: Menolong orang yang kesulitan membayar kaffarat 


sana HA PA LAYAN NYA MAA KE PE AS‏ ارين 


ISS قالح کڪ‎ pa DAD PIA EN AAA 


ERA LES 436363‏ جد Ah a PS ea IRING‏ ين مُتَتَابعَين 
gak pakah a NYI‏ سِيَينَمِسَكِيئَاقَالَلَاقَالَفَجَاءَرَ ر IS ISA AN‏ 


م ر 


UG سُولَالَّهوَالذِي بَعَتَكَ‎ ma AJA RAB E Laba 
PA 7 Ena a 
حمِنَامكَالَ اذَهَبَ قَاَطْعِمَهأَهْلَكَ‎ AE INN 


6216. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mahbub telah menceritakan kepada 
kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Humaid bin 
Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu menuturkan, "Seorang lelaki mendatangi 
Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam dan berujar, 'celaka aku! ' Nabi bertanya: "sebab apa 
itu? ' laki-laki itu menjawab: 'Aku telah menggauli isteriku di bulan ramadhan! ' Nabi 
bertanya: "mampukah kamu memerdekakan budak?" "Tidak' jawabnya. Nabi bertanya lagi: 
"mampukah kamu berpuasa dua bulan secara berturut-turut?" 'tidak' jawabnya. Nabi 
bertanya lagi: "mampukah kamu memberi makan enam puluh orang miskin?" 'Tidak' 
jawabnya. (Datanglah) seorang sahabat anshar membawa segantang kurma. -Dan maksud 
istilah 'arg adalah rantang yang berisi kurma.- Maka Nabi berkata kepadanya: "Bawalah 
makanan ini, dan sedekahkanlah!" Lelaki tersebut menjawab: 'Apakah kepada orang yang 
lebih membutuhkan daripada aku ya Rasulullah? Demi Dzat yang mengutusmu dengan 
kebenaran, diantara dua lembah ini tidak ada penghuni rumah yang lebih membutuhkan 
daripada aku.' Lantas Nabi berujar: "Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma 


HU 


ini". 


Bab: Membayar kaffarat sepuluh orang miskin, dekat maupun jauh 


ena BAN AAA GA 
JAN sag BE NG توصل ال ل هک ڪٿ قال و‎ 
Fe كطيع‎ BENER gi Af تطی أن صو‎ BINI SAS 
PR AAM ak صل اله‎ AG GA NIK aini 
BIA EA AA uÉ ANA 


6217. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Az Zuhri dari Humaid dari Abu Hurairah mengatakan: seorang lelaki 


menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar: 'celaka aku! ' Nabi bertanya: "ada 
apa dengan kamu?" jawabnya, 'Aku menggauli isteriku di bulan ramadhan." Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bertanya: "Apakah engkau mempunyai seorang budak yang bisa kau 
bebaskan?" 'tidak' jawabnya. Nabi bertanya lagi: "Apakah kamu bisa berpuasa selama dua 
bulan berturut-turut?" "11031 Jawabnya. Nabi bertanya lagi: "mampukah kamu memberi 
makan enam puluh orang miskin?" 'tidak' jawabnya. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam diberi segantang kurma dan berujar: "Ambilah kurma ini dan bersedekah 
dengannya!" ia menjawab; 'Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya? Sungguh 
diantara dua gunung ini tidak ada orang yang lebih fakir daripada aku!" maka Nabi berujar: 
"Ambillah dan berilah makan keluargamu dengannya!" 


Bab: Sha' madinah dan Mud nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 
PENGEN KE SA ANALIS KA pede ANA 


bada KETS An a Par AN ear e 


و 


6218. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Al Qasim bin Malik Al Muzanni telah menceritakan kepada kami Al Ju'aid bin 
Abdurrahman dari As Sa’ ib bin Yazid mengatakan, Satu sha' di jaman Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah setara satu mud ditambah sepertiga mud kalian sekarang, kemudian di 
jaman Umar bin Abdul 'Aziz ditambah lagi. 


et, AAS اف مال‎ MLS Aa PKB AA Aa ae TA AAA 
Bah ja sadi PAN TN apa EP An, Aa 


2 


Meera يقال امالك مدا أَعَطَمْمِنَمُدَكُمْ ولا در‎ "pernak 
Gaga sa EN Ja Haa KAA An MA AS مالكو‎ Is 


2 


CRA áss áho Kas SUS EÍ Lan i 
dasa: AG Naga 


6219. Telah menceritakan kepada kami Mundzir bin Walid Al Jarudi telah menceritakan 
kepada kami Abu Outaibah yakni Salam telah menceritakan kepada kami Malik dari Nafi' 
mengatakan, Ibnu Umar membayar zakat Ramadhan dengan takaran mud Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, yaitu mud di masa permulaan, dan membayar kaffarat sumpah dengan 
ukuran mud Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Abu Outaibah berkata: Malik mengatakan 
kepada kami, 'mud kami jauh lebih besar daripada mud kalian, dan kami sependapat tak ada 
tambahan selain pada mud Nabi shallallahu "alaihi wasallam." Sedang Malik mengatakan 
kepadaku, 'Kalau seorang amir datang kepada kalian, kemudian menetapkan ukuran mudd 
yang jauh lebih kecil daripada mudd Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dengan takaran mana 
kalian membayarnya? ' aku menjawab 'kami membayarnya dengan takaran mudd Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam.' ia mengatakan: 'Bukankah kamu sependapat bahwa urusan 
hanyasanya kembali kepada mudd Nabi shallallahu 'alaihi wasallam? ' 


AN alêrês عبد الا ی‎ an ن یو سف اخم امال عن‎ AA ai 
LN AA, NANG a sade Je NG e 


6220. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah 


Shallallahu'alaihiwasallam pernah memanjatkan doa: "Ya Allah, berilah mereka barakah 
dalam takaran mereka, sha' mereka, dan mud mereka." 


Bab: Firman Allah "atau membebaskan seorang budak" 
Pe a 0 BANI حَدَتَاءَاوُدْبَنُرْسَيدِ‎ A KE 4 AGAVA 
Aw ر‎ Oo ر ور‎ f د ممت 2 سو داكي" م‎ 2AL2 مومه د آي‎ NA 
فيس ميم نوز انأ ريض‎ isa غار ةنون‎ 


TAN APE (Ara 


6221. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan 
kepada kami Dawud bin Rasyid telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim dari 
Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif dari Zaid bin Aslam dari Ali bin Husain dari Sa'id bin 
Mirjanah dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
membebaskan budak muslim, Allah membebaskan setiap anggota tubuhnya karena anggota 
tubuh yang dibebaskannya dari neraka, hingga Allah membebaskan kemaluannya dari 
neraka, karena kemaluannya" 


Gas 


ne 4 و‎ 9 
جه‎ gasak SEE اللهر عضوم مِنَهَعْضْوَامِنَ‎ dan 5 A3 


Bab: Membebaskan mudabbar, ummul walad dan mukatab dalam kaffarat 


AAN PA Ipa ia Maps gak GENK BEE AH KÉN ME 


MA 


(BAN KANTA am ja NG sa DIA 9 KENA 
JAE SSS IE قمعت جابر‎ olah 


6222. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah mengabarkan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Amru dari Jabir, ada seorang laki-laki Anshar menjanjikan 
kemerdekaan budaknya jika ia meninggal (mudabbar) padahal ia tidak mempunyai harta 
selainnya, hal itu sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 
"Siapa yang mau membelinya dariku?" Budak itu kemudian dibeli oleh Nu'aim bin Nahham 
seharga delapan ratus dirham. Kemudian aku mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: 
'budak gibthi yang meninggal pada tahun pertama.' 


Bab: membayar kaffarat dengan membebaskan budak yang dimiliki wala"nya 


SA SA AU S3‏ ن الح ڪو عن إبر اهب عن MAA Ana‏ اكت 


4 277 


KEB AA ala ag LA صل‎ ANIES SN NA SAN AGAR 


P A 


6223. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah, bahwa dia ingin membeli 
Barirah, namun mereka mensyaratkan wala' tetap ada pada mereka, maka Aisyah 
mengadukan kasus tersebut kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: 
'Belilah dia, sedang wala' adalah hak bagi yang membeli." 


Bab: Mengucapkan insya Allah dalam sumpah 


کد تاقد و * 57 3 سَعيد As Aa Ag pA KELANA aya‏ شتی 


YAAA AAN رشو ل رصل کیو امن رخ ين‎ Aas 
pass peta Adha Bu ge li Li 


ا اد LANA‏ 


UE SISA a al ya PAT AA KAWIN KAE 2 


Pd 


عو 


AN بل‎ EA ما آکا‎ JAS PATYA Ie ANE MEN PAYAH Hijaber 
BEN aa ons ENYA AN) jaka کہہے‎ 
PL Iii BK قال إلا‎ BE SA KAN PNS کي‎ Ame NÈNG F 


ا MEME‏ > حي و E‏ 


6224. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ghailan bin jarir dari Abu Burdah bin Abi Musa dari Abu Musa Al Asy'ari 
mengatakan, aku mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersama rombongan 
orang-orang Asy'ari dengan tujuan meminta kendaraan yang bisa mengangkut kami dan 
perbekalan kami. Namun Nabi menjawab: "Demi Allah, saya tak mempunyai kendaraan 
untuk memberangkatkan kalian." Kami pun tinggal beberapa lama sekehendak Allah, 
kemudian Nabi memperoleh rampasan unta. Maka beliau perintahkan agar kami diberi 
sekitar tiga puluhan hingga seratusan ekor unta, maka kami pun berangkat. Ketika kami 
dalam perjalanan, satu sama lain kami berujar, 'jangan-jangan Allah tidak mencurahkan 
berkah kepada kita, sebab dahulu kita pernah mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam untuk meminta agar beliau menyediakan kendaraan untuk 
mengangkut kita. Lantas beliau bersumpah untuk tidak menyediakan kendaraan untuk kita, 
namun kemudian hari beliau pun menyediakan kendaraan untuk mengangkut kita.' Abu 
Musa melanjutkan: maka kami menemui Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam dan kami utarakan 
kronologisnya. Nabi menjawab: "Bukan kami yang menyediakan kendaraan untuk kalian, 


namun Allah-lah yang menyediakan kendaraan untuk kalian. Demi Allah, insya Allah, tidak 
aku bersumpah, kemudian aku melihat yang lainnya lebih baik daripadanya, melainkan aku 
akan membayar kaffarat sumpahku dan kulakukan suatu yang lebih baik itu." Dan Telah 
menceritakan kepada kami Abu Nu'man Telah menceritakan kepada kami Hammad 
mengatakan dengan redaksi: "melainkan akan kubayar kaffarat sumpahku, dan kulakukan 
yang lebih baik. -atau- aku lakukan yang lebih baik dan kubayar kaffarat sumpahnya." 


BARIS HA طا هع‎ pe هع ام ي‎ EA aa Bg MA AA ra 
SERA Joan اتل‎ SAY Tatan RN LI 


“misa ANG BANG ALA‏ طا َم أت ام ربإلا NG ESA‏ بُوهِرَيْرَةٌ 
يرو يه قال لو LH SAS IE‏ 253 وَكَانَك MENGAN pa NG AI EGA‏ 


isi gagas مَل‎ ANE AH AAS 9 La das 


6225. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Hisyam bin Hujair dari Thawus ia mendengar Abu Hurairah menuturkan: 
'Sulaiman berkata, 'Aku akan menggilir Sembilan puluh Sembilan isteriku semalaman, yang 
kesemuanya akan melahirkan anak laki-laki yang berperang fii sabiilillah.' Maka seorang 
kawannya berujar kepadanya -Sufyan menyatakan bahwa kawannya bernama Malak-: 
'Ucapkan insyaa-allah! ' Namun Sulaiman melupakan nasehat ini, sehingga Sulaiman 
menggilir kesembilan puluh Sembilan isterinya namun tak seorangpun melahirkan anak 
selain hanya seorang, itupun melahirkan setengah bayi." Abu Hurairah mengatakan ketika 
meriwayatkannya: 'Kalaulah Sulaiman mengucapkan: insyaa-allah, niscaya tercapailah 
keinginanya dan terwujud impiannya." Sedang pada kesempatan lain Abu Hurairah 
mengatakan dengan redaksi: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "lau istatsna 
(Sekiranya Sulaiman mengucapkan insyaa-Allah)." Dan telah menceritakan kepada kami Abu 
Az Zanad dari Al A'raj semisal hadits Abu Hurairah. 


Bab: Kaffarat sebelum atau sesudah sumpah 


D G‏ ر هو م 


AAA‏ كانه حجر Pe Atgal A Se SAS‏ الجر مي 
wi an ES Sa Kapat‏ 


س 92و ع 1 


sS ا‎ ajeng asetnya 


aaisa PIA ag An IS APA Mp | 
NA a وهو‎ NGA Oh IG TAMA) la Da di a (MATA 


A 


Her A AA Iade وَمَاعِئْهِمَاأَتملُكُع‎ AA 


ai an 


£ r 


CN ESA لَمَابِكَمْس‎ Aa PAN Gas Jal 


IM 


WI رَسُو‎ SUKSES AA PELAN لقعت‎ sangan Aa NANG 


A 


| gas NÁ E agia yura Au Po Sangka ye PA صل‎ 


ZA EN NGANG و‎ AH AA و 3 . ور‎ AS 
Sa Lali AA agi das T o Z ANGE Aa 
Ts 2 - - 

g A A 


Tai 


AAS AS اتيت الزِي هو‎ AAS ار‎ ena 5 
KAN E a WAE 


م 


6226. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah menceritakan kepada kami Isma'il 
bin Ibrahim dari Ayyub dari Al Qasim at Tamimi dari Zahdam Al Jarmi mengatakan: kami 
pada Abu Musa yang ketika itu antara kami dan penghuni dusun Jarom terjalin hubungan 
kekeluargaan, kecintaan dan persahabatan. Kata Zahdam:, kami diberi hidangan yang berisi 
daging ayam. Ditengah perkumpulan itu ada seorang laki-laki dari bani taimullah ahmar yang 
seakan-akan dia adalah dari kalangan mantan budak, yang tidak mendekati hidangan. Maka 
Abu musa memanggilnya: 'Mendekatlah, sebab aku melihat Rasulullah Shallallahu'alaihi wa 
sallam juga menyantapnya.' Kata Zahdam, maka aku melihat ia menyantap suatu makanan 
yang kuanggap jijik. Maka aku bersumpah untuk tidak menyantapnya selama-lamanya. 
Seketika itu juga Abu musa memanggilku seraya mengatakan: 'Mendekatlah kesini, 
kukabarkan kepadamu tentang sumpahmu itu. kami pernah mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam bersama sekelompok orang-orang asy'ari dengan niat untuk 
meminta beliau agar menyediakan kendaraan untuk mengangkut kami, ketika itu beliau 
sedang membagi-bagikan unta dari unta sedekah.' -Ayyub mengatakan, dalam ucapan Abu 
Musa ada tambahan redaksi - 'yang ketika itu beliau dalam keadaan marah. Lantas Nabi 
mengatakan: "Demi Allah, saya tak menyediakan kendaraan untuk kalian, dan saya tak 
punya kendaraan kalian." Maka kami pun berangkat, selanjutnya Rasulullah Shallallahu'alaihi 
wa sallam mendapat rampasan berupa sekelompok unta kemudian diserukan: "dimana 
orang-orang asy'ari yang meminta kendaraan tadi?" Kami pun mendatangi beliau, dan beliau 
memberi kami kurang lebih tiga puluh puluh ekor hingga seratusan unta yang punggungnya 
putih. -Kata Zahdam, - kami pun meneruskan perjalanan, kemudian saya katakan kepada 
sahbat-sahabatku, "kita mula-mula mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam untuk 
meminta kendaraan, tetapi beliau bersumpah tidak menyediakan kendaraan untuk kita, 
namun selanjutnya beliau mengutus seorang utusan kepada kita dan menyediakan 
kendaraan bagi kita. Rupanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah lupa terhadap 
sumpahnya, demi Allah, kalaulah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melupakan 
sumpahnya terhadap kita, kita tak akan untung. Mari kembali kita temui Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam dan kita ingatkan beliau terhadap sumpahnya.' Kami pun pulang 
dan kami katakan, 'ya Rasulullah, dahulu kami pernah mendatangimu meminta kendaraan 


untuk mengangkut kami, tetapi anda bersumpah tidak menyediakan kendaran bagi kami, 
namun akhirnya anda menyediakan kendaraan juga, maka kami mengira anda telah 
melupakan sumpah anda.' Nabi pun menjawab: "Teruskan perjalanan kalian, sebab Allah-lah 
yang menyediakan kendaraan bagi kalian, sesungguhnya aku, demi Allah, insya-Allah, tidak 
melakukan suatu sumpah kemudian aku melihat selainnya ada yang lebih baik, melainkan 
akan aku lakukan yang lebih baik dan kubayar kaffarat sumpahku." Hadits ini diperkuat oleh 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Oilabah dan Al Oasim bin 'Ashim Al Kalbi. Telah 
menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab dari 
Ayyub dari Abu Oilabah dan Al Qasim at Tamimi dari Zahdam dengan hadits ini. Dan Telah 
menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul Warits telah 
menceritakan kepada kami Ayyub dari Al Qasim dari Zahdam dengan hadits ini. 


aa‏ ع عبد ا Eu ARAE K be Tg NENG‏ عبد 


و 


sdy PAEAN EE NN IBI ae 
2 04 0 < 2 2 2 - - AÉ 2 22 2 00 
PE LING Hor Ji SMAN IIS Gaia Gali Anda 


5 PANG AB, يئ‎ Jana Banana مهات الي هو يو گر‎ 
a ala روھ هشا‎ yaa ak 


6227. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Telah menceritakan 
kepada kami Utsman bin Umar bin Faris telah mengabarkan kepada kami Ibnu 'Aun dari Al 
Hasan dari Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "janganlah kamu meminta kepemimpinan, sebab jika engkau diberi 
kepemimpinan bukan karena meminta, kamu akan ditolong, namun jika kamu diberi karena 
meminta, kamu akan ditelantarkan. Jika kamu bersumpah atas suatu sumpah, kemudian 
melihat ada yang lain lebih baik, maka lakukan yang lebih baik, dan bayarlah kaffarat 
sumpahmu." Hadits ini diperkuat oleh Asyhal bin Hatim dari Ibnu 'Aun dan diperkuat oleh 
Yunus, Simak bin 'Athiyyah, Simak bin Harb, Humaid, Qatadah, Manshur dan Hisyam dan Ar 
Rabi'. 


Kitab: Fara’ idl 


Bab: Firman Allah "Allah tetapkan untuk laki-laki dua bagian daipada perempuan" 


KE a در‎ aa Li KESAH EACE a ai ES FEAA 


< 7 


2 


AZ ARE A ANI - a PAKA AA 
وَهْمَامَاشَانِقَأَتَانِوَقَدَأَعْمِيَعَيَ‎ SA Saga الله‎ Jo ang PJA 


A 


” 
A 4 


. 4 KAKA 2 G 4 A 2 7 
BASE NI BET yan AE قصب‎ ka nak SANA 
D 20 EK 2 < fz EEA AN 54 € A 


6228. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 
'anhuma mengatakan; aku pernah sakit, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan Abu Bakar 
menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangiku ketika aku sedang pingsan, 
maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam berwudhu', dan sisa wudhunya beliau guyurkan 
kepadaku sehingga aku siuman (sadar). Maka aku bertanya; 'Bagaimana yang harus aku 
lakukan terhadap hartaku?, bagaimana yang ahrus aku putuskan terhadap hartaku? ' 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun hingga 
turun ayat waris. 


Bab: Pengajaran faraidh 


AAA PARA Peni AH حَدَتنَامُوسَى‎ 
PFE LAN se IA ENG an کو‎ WI la sale ya 
OA SAE AS 


6229. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah 
mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jauhilah prasangka sebab 
prasangka adalah ucapan yang paling dusta, janganlah kalian mencari-cari kesalahan, 
janganlah kalian saling memata-matai, janganlah kalian saling marah, janganlah kalian saling 
membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara." 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam, Kami tidak diwarisi, yang kami 
tinggalkan adalah seekah 


KER Sera ARA HE an Sisi Ian 3 DAA GN 
هما‎ rate IA AN Pa pa MA ag aa Sabda 3 
ترفك وو انض ال‎ SNELL AK NA حبكي‎ 


. 
2 


Klan SEAT SEN T ت مار‎ NA is BAR 


ad 


LIS BAN sang BAHTERA Aan Klg laga, AP AN AN Asi AA s 
LAPSET. لار‎ EA 5 عدا ماعل‎ E 


A 


N 


RA Ca 


AAA ENI‏ الله AU SNI aa, Ary‏ كُتَاصَدَ 


6230. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah 
bahwasanya Fathimah dan Abbas alaihimassalam mendatangi Abu Bakar untuk memperoleh 
warisan keduanya dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, ketika itu keduanya meminta 
tanah bagiannya di Fadak, dan bagiannya di Khaibar. Maka Abu Bakar menjawab; 'Aku 
pernah mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Kami tidak diwarisi dan 
semua yang kami tinggalkan adalah sedekah, dan hanyasanya keluarga Muhammad dari 
harta ini." Lanjut Abu Bakar: 'Demi Allah, tidaklah aku tinggalkan sebuah urusan yang kulihat 
Rsulullah Shallallahu'alaihiwasallam melaksanakannya, selain aku juga melaksanakan seperti 
yang dilaksanakannya.' Kata 'Urwah, semenjak itu Fathimah terus menjauhi Abu Bakar dan 
tidak pernah mengajaknya bicara hingga ia menjemput ajalnya. Telah menceritakan kepada 
kami Isma'il bin Abban telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yunus dari Az 
Zuhri dari Urwah dari Aisyah bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "kami 
tidak di warisi dan harta yang kami tinggalkan sebagai sedekah." 


SE ge AA TEH JR Ser Sia 
JAN SEE PL LSG Manasa) | وکود ر بی نمطم گر‎ 
وَسَعَدٍ‎ AN عبد الو ن‎ GOA قال هَل لكف‎ PEG at Ji Ji | LA 
WN An AN NG A YEN A3 JUAN Alone 
LANA KAA AKAN TN A a KANAN EN JELAS 
DES b NING d al saie: يدر سول دصل الله‎ ja Pbs Ns 
NGGEN ISL PAAA NEE Ss َو‎ déhan 
singel sate BEA ISA کاو خض وشو‎ SIA H FEAT 
LANSIA aa Bl an BEAN ua ies 
ine KEN gé PWI كيهو سم و‎ KN feá 
aen NGABA AA a 1 A3 هاو‎ ASE 


2 


BISA بذاك رشو ل‎ ISA مال‎ Jasa asah ana sê naak JS ya 


Azz 


My TA AAA اه‎ 


PN atap 8, الا لابو کر أا‎ Ia as IE ESA SS ENAK 


32 


BA ARAN di SAWANG í ليوام و‎ E 


D er 


سول اله صل Hi ALAN‏ فِهَامَاعَمِلَرَسُو لاله صل aka AE‏ 


r 
- 


SN SU ESA KA‏ مر كُمَاجمِيعٌ جني SUS‏ مِنَابنِأَخِيكَ 


AS Sad ASMA AL VAAI Iac BENAR 3 


A 


ع > 7س y‏ مم 


SERANG كفو‎ US KASI NN PAW, Fa BAK AL 


ed JA 


عَجَرَ تَمَاقَادَقَعَامَا EERE‏ 


6231. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Malik bin Aus bin 
Al Hadatsan dan Muhammad bin Jubair bin Muth'im menyebutkan kepadaku diantara 
haditsnya, 'maka aku berangkat hingga menemuinya dan bertanya kepadanya, dia 
menjawab: 'Aku berangkat hingga aku menemui Umar. Umar lantas ditemui oleh pengawal 
rumahnya dan mengucapkan selamat datang, kemudian ia bertanya, 'Apakah anda berkenan 
memberi izin untuk Utsman, Abdurrahman, Zubai r, dan Sa'dari ' "Tentu' jawabnya. Penjaga 
itu pun mengizinkan mereka. kemudian dia bertanya lagi: "apakah anda memberi izin kepada 
Ali dan Abbas ' 'ya' Jawab Umar. Abbas kemudian berkata: "Wahai amirul mukminin, 
putuskanlah antara aku dan orang ini! ' Umar menjawab: 'Saya bersumpah kepada kalian 
dengan nama Allah yang karena- izin-Nya langit dan bumi tegak, bukankah kalian telah tahu 
bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam telah bersabda: "Kami tidak diwarisian, dan 
apa yang kami tinggalkan adalah sedekah!" yang Rasulullah maksudkan adalah beliau 
sendiri." Sekumpulan sahabat berkata, 'Nabi pernah mengatakan yang demikian." Umar 
kemudian menemui Ali dan Abbas dan bertanya: 'bukankah kalian berdua tahu bahwa 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah menyabdakan yang demikian? ' Keduanya 
menjawab: 'Betul, Beliau telah bersabda sedemikian itu." Umar berkata: 'sekarang saya akan 
menceritakan kepada kalian tentang persoalan ini, sesungguhnya Allah telah memberi 
pemberian special kepada Rasul-Nya Shallallahu'alaihiwasallam tentang harta fai’ ini, dengan 
sesuatu yang tidak diberikan-Nya kepada seorang pun selainnya. Allah berfirman: 'Apa saja 
yang Allah berikan kepada Rasul-Nya...hingga firman-Nya Sesungguhnya Allah Maha 
Berkuasa. (OS. Alhasyr 1). Karenanya harta fail tersebut adalah murni untuk Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, demi Allah beliau tidak memberikannya secara special untuk 
kalian dan tidak pula mengutamakannya untuk kalian, sesungguhnya beliau juga telah 
memberikan harta itu kepada kalian dan meratakannya kepada kalian hingga tersisa dari 
harta ini, selanjutnya Nabi pergunakan harta itu untuk menafkahi keluarganya selama 
setahun, beliau mengambil harta sisanya dan beliau salurkan untuk harta Allah. Begitulah 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memperlakukan harta itu semasa hidupnya. Saya 
bersumpah kepada kalian atas nama Allah, Bukankah kalian tahu terhadap itu semua? ' 
Mereka menjawab: 'Iya'. Kemudian Umar mengatakan secara khusus kepada Ali dan Abbas: 
'Saya bersumpah kepada kalian berdua atas nama Allah, bukankah kalian berdua tahu itu 


semua? ' Keduanya menjawab: 'Benar'. Umar melanjutkan: 'Kemudian Allah mewafatkan 
Nabi-NYA Shallallahu'alaihiwasallam, lantas Abu Bakar berkata: 'Aku adalah wali Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, ' dan dia memegang harta itu kemudian mengelola sebagaimana 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengelola, kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar, 
sehingga aku katakan: 'Aku adalah wali dari walinya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, 
sehingga aku pegang harta itu selama dua tahun dan aku kelola sebagaimana Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dan Abu Bakar mengelolanya, kemudian kalian berdua 
mendatangiku sedang ucapan kalian satu, dan perkara kalian berdua sepakat persis, kalian 
mendatangiku dengan harapan memintaku bagianmu lewat lajur keponakanmu, sedang 
orang ini memintaku bagian isterinya lewat lajur ayahnya, maka kutegaskan: Jika kalian 
berkenan, tanah itu akan kuserahkan kepada kalian berdua, sehingga kalian berdua 
memperoleh keputusan selain itu dariku, demi Allah yang atas seizin-Nya bumi dan langit 
menjadi tegak, Saya tak akan menetapkan keputusan selain itu hingga kiamat tiba, kalaulah 
kalian berdua merasa tidak mampu, serahkan padaku, saya akan mengelola harta itu sebagai 
ganti kalian.' 


7 4 4 £? 2 01 7 و‎ 7 
P = IA A t< 5 A م وء‎ ths د‎ Lag Ez -2 7 Pa ANG 22 1822 
الرّنَادِعَنَ الاعّ > عَنّأبيهرَيرَةَأَنَرَ سول الوص الله‎ ENG, SAS قال‎ Ine le حَدَثْمَا‎ 

fo AT “e 2 Pen 5 7 Z 2 NANG g P 

ala sake‏ لا يتس مو ر تي ÉES UAN Una‏ متو SALE‏ فهو صَدَقَهُ 


6232. Telah menceritakan kepada kami Isma'il mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "warisanku tak boleh dibagi-bagi dengan diuangkan 
dinar, apa yang kutinggalkan terkemudian sebagai nafkah isteriku dan untuk mencukupi 
pegawaiku, itu semua adalah sedekah." 


Len Z 
w 


,259 و وو وم > وام CE TP la‏ م م و | 
حَدَشَاعَبَداللْهِبَنْمَسَلْمَهَعَنْمَالِئِعَنَابّنِ شْهَاب عن عرو ةعَنْعَايشة رضي NE‏ 


LA LA g 
e 8 2 77 


< Li Aa AA Aa AAM الله صا‎ AA د آم‎ LAM “صا‎ al 
Na daaa a سَلم جين توي سول‎ Babah be 
Z عن‎ < 5 


م Au PUN De Z‏ و داوم 7 Í‏ هورم TG‏ ر سد ل 
س اله می MA ELISA‏ قد قال رسو NG‏ صل ME‏ سلج لا ورت ماكر SE‏ 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab‏ .6233 
dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwasanya isteri-isteri Nabi shallallahu "alaihi‏ 
wasallam ketika Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam meninggal, mereka ingin mengutus‏ 
Utsman untuk menemui Abu Bakar meminta warisan mereka, maka Aisyah mengatakan:‏ 
Bukankah Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Kami tidak diwarisi, dan semua‏ 
yang kami tinggalkan adalah sedekah?."‏ 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam, siapa meninggalkan harta, maka bagi 
keluarganya 


A درب‎ < ra D 7 A و دام ور‎ PAPA 

PE BAN HE PN SAS SAE EME ENI KE S 
2 وداي ع هاه‎ 2 42 < 2A Tai AU 2 KAN 
ئا أو لى بِالْمَوَمِنِينَمِنَأَنْفسِمفَمَنَمَاتوَعَلَيّهدَيَنُوَلمْ‎ Un anggur: صل ال6‎ NGE PA 
a55 uá PSA 


6234. Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu 
Salamah dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Saya lebih utama menjamin orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, maka 
barangsiapa meninggal sedang ia mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta untuk 
melunasinya, kewajiban kamilah untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, 
maka itu bagi ahli warisnya." 


Bab: Warisan anak dari ayah atau ibunya 


KEM a JANMA YA AH ga ya SS 
PSN PIES ASUS Sa AN Peran alet AN aa 


6235. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 5 
radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian 
fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi 
pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." 


Bab: Warisan anak perempuan 


LA 


Ia Aa خرن عار نت‎ IE Gé yi JANG NGANG ka لدی‎ NS 


AAR ia ATAS A can AA Po 
فقت يا‎ 33 asa EA LA AN feia EAL ر‎ Anas yi 


Z 
4 
KG 1 


KANTA JEN An KAS SIN 8 اكيس ير‎ Ta AA Er 

AG 2 7 56 P PA ا‎ 5 PAT 

FÉN ET كينا کر‎ aah IS SN کب‎ ANE 
Ba SA ubah روو‎ F A A فر بے‎ Ap a E oa 

MAH Ia فقت يار‎ AN 3 Us SATU, FEE saja HS Gas ANG 


0 AA 2 م‎ A و‎ 27 ed r TAA 2 ك2‎ 
9 بورق وده وهلا‎ INI NANA ا‎ An ا‎ 


1 x 2 ره رور > ع روه‎ 27 -iz 4 
J 5 SP و‎ A PAN a E e 


A LA 


Se PORSA َو‎ ia بِمَكَدَكَالَسْفْيَاوُوَ‎ Mu da aé LA Kadi 


A 


6236. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri mengatakan: telah mengabarkan kepadaku Amir 
bin Sa'd bin Abi Waggash dari ayahnya mengatakan: Aku pernah sakit parah di Makkah 
hingga rasanya berada di ujung kematian. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
menjengukku. Maka Saya bertanya: "Wahai Rasulullah, saya mempunyai harta yang 
melimpah ruah, dan tak ada yang mewarisiku selain anak perempuanku bagimana kalau aku 
sedekahkan dua pertiganya? ' Nabi menjawab: "jangan". Saya bertanya lagi: 'Bagaimana 
kalau separoh? ' Nabi menjawab: "jangan". Saya tanyakan lagi; 'Bagaimana kalau 
sepertiganya? ' Nabi menjawab: "Sepertiga itu banyak, Sesunguhnya jika engkau tinggalkan 
anakmu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik bagimu daripada kamu tinggalkan 
mereka dengan kondisi papa sehingga meminta-minta kepada orang lain, dan sekali-kali 
tidaklah engkau memberi nafkah, melainkan kamu diberi pahala sampai berupa suapan yang 
engkau angkat kedalam mulut isterimu." Maka saya berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah aku 
tetap tinggal (di Makkah dan meninggalkan) hijrahku? ' Nabi menjawab: "Sekali-kali kamu 
tidak akan tertinggal setelahku kemudian kamu beramal shalih dengan mengharap wajah 
Allah kecuali akan menambah bagimu ketinggian dan derajat, Bisa jadi dengan kamu tetap 
tinggal (di Makkah) setelahku akan mendatangkan manfaat bagi suatu kaum dan 
mencelakakan yang lainnya." tetapi nasib tragis menimpa Sa'ad bin Khaulah yang menemui 
ajalnya di Makkah. Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam sempat memintakan rahmat 
dan ampunan untuknya. Sufyan mengatakan ' Sa'd bin Khaulah adalah laki-laki dari bani Amir 
bin Lu'ai. 


In on Ng ea) Sa Ka PISA AN Ak ARA 35 Pera ANA 


SN) bata Ga NS AN alan gadha بل‎ KAA قال‎ 


7 7 


۴ 


HAN ES íi EA) 


6237. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan telah menceritakan kepada 
kami Abu An Nadhr telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah Syaiban dari Asy'ats 
dari Al Aswad bin Yazid mengatakan, Muadz bin Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai 
pengajar dan pemimpin, kemudian kami bertanya kepadanya mengenai seseorang yang 
wafat dan meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuannya. maka dia memberi 
anak perempuannya separoh dan saudara perempuannya separoh. 


Bab: Warisan cucu laki-laki jika tidak ada anak laki-laki 


ÁJ ET GA te Ea EN SAS SIR SAS اهم‎ AN ANA 3S 


g 


F3 هولول ل ؟‎ AMAL ag AN A تیو عام‎ LANG 
6238. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas 
mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara 'idh 
(warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris 
lelaki yang paling dekat (nasabnya)." 


Bab: Warisan cucu perempuan dari anak laki-laki sekligus ada anak perempuan 


ر ا را ر و ر ار Papa 20 A » Pad Naa‏ 


2 2 


A 1 7< و‎ Ps A 25 WA 


Z 


se 2NI a rAd CE A 4 5 7 ا‎ 
AS ASN PEN AN ايك‎ 


بع و دوم 


Ha NA EN ابْنِمَسَعُو‎ IE موس ى‎ 


6239. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Abu Oais aku mendengar Huzail bin Syurahbil mengatakan, Abu 
Musa pernah ditanya tentang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan 
saudara perempuan, maka dia menjawaB, 'Anak perempuan mendapat separoh, saudara 
perempuan mendapat separoh, dan datanglah kepada Ibnu Mas'ud, niscaya dia akan 
sepakat denganku.' Ibnu mas'ud kemudian ditanya dan diberi kabar dengan ucapan Abu 
Musa, maka ia berujar: 'kalau begitu aku telah sesat dan tidak termasuk orang-orang yang 
mendapat petunjuk, saya akan memutuskan masalah itu dengan ketetapan yang diputuskan 
oleh Nabi shallallahu "alaihi wasallam, anak perempuan mendapat separoh, cucu perempuan 
dari anak laki-laki mendapat seperenam sebagai pelengkap dari dua pertiga, dan sisanya bagi 
saudara perempuan.' Maka kami datang kepada Abu Musa dan kami mengabarkan 
kepadanya dengan ucapan Ibnu mas'ud, maka ia berkata: Yanganlah kalian bertanya 
kepadaku selama orang alim ditengah-tengah kalian." 


Bab: Warisan kakek, sekaligus ada ayah dan saudara laki-laki 


Pe A 5‏ كيو جم 4 2 وام sí‏ ر و 2 Ge ag‏ ب ا RA RAN‏ 
CAASA‏ بن ڪر ب a‏ هيب NG‏ طاو ڪَ بيو عن SAN EA‏ 


ES PES a AN FANA كك‎ AN aa) 


6240. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah 
ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling 
dekat (nasabnya)." 


NGAWI ME 5 lotia en KS NI مَعُمَر‎ SAS 
Yi ah Doing Pala sat MAN KN 


LAT gi 
. 
8 


WL ab JW PA 26 قال خد‎ ASI 
6241. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 


Warits telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas mengatakan, 
yang disabdakan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ialah: "kalaulah aku mengambil 


seseorang dari umat ini untuk menjadi kekasih niscaya aku mengambilnya, namun 
persaudaraan Islam lebih utama -atau beliau bersabda: - lebih baik, " kemudian beliau 
menempatkannya sebagai ayah atau memutuskannya sebagai ayah. 


Bab: Warisan suami sekaligus ada anak dan lainnya 


TA ANA AE بن يو مُت ڪن وران ايآ ي جي عن‎ AVE VEA A 
' aibs jiu ENAC AU AS A re NENG َو‎ E 
TERE WEA SAB وعم ل للم‎ ES al PREDN ra 


6242. Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin Yusuf dari Wargo' dari Ibnu Abi Najih 
ari 'Atho' dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma mengatakan: 'dahulu harta untuk anak dan 
washiyat untuk kedua orang tua, kemudian Allah menghapus hal itu sekehendak-Nya, dan 
menjadikan bagi anak laki-laki seperti dua bagian anak perempuan, untuk kedua orangtua 
masing-masing seperenam, dan isteri seperdelapan dan seperempat, dan suami separoh dan 
seperempat." 


Bab: Warisan isteri dan suami, sekaligus ada anak dan lainnya 


A 


sg PAN PE LAN AE MA AE aa Si 


ر 


Fa sá ena bang Sg NALA ag‏ :عبد 
nat, A R bala ja AN a JAYA Wé‏ 


6243. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan: 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menetapkan tentang janin wanita dari Bani lahyan 
yang keguguran dengan ghurrah (pembayaran diyat dengan satu budak atau budak 
perempuan), kemudian wanita yang beliau putuskan membayar ghurrah meninggal, maka 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki- 
lakinya dan suaminya, sedang diyatnya bagi 'ashobahnya. 


Bab: Warisan saudara perempuan bersama anak adalah ashabah 


ر 


PEASY PARZ 
8» 

JAS WLAN ENYA AN AAA GAS هرمو‎ JE Ja 

asa Ay sidi ولم يڏ کُر‎ an 


6244. Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Al Aswad mengatakan: ' 


MA 


AGA A A i مْحَمَّدُ‎ SS 23 An SAS 


Mu'adz bin Jabal memutuskan bagi kami dimasa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk 
anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, ' kemudian 
Sulaiman mengatakan, 'ia memutuskan ditengah-tengah kami' tanpa menyebut di masa 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. 


SE JE; KALI A AA بنْڪَبَاس‎ A 
اف‎ T pasian يدو‎ ANDA N AE Apak JAA Jo eh Gb ل‎ 


2 م ع‎ A pa er و‎ P 
CE AA NNN 


6245. Telah menceritakan kepada kami Amru bin 'Abbas telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Oais dari Huzail 
mengatakan, Abdullah mengatakan: 'Sungguh aku putuskan perkara ini dengan keputusan 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam, ' atau ia mengatakan: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "anak perempuan mendapat separoh dan cucu perempuan dari anak laki-laki 
mendapat seperenam dan sisanya untuk saudara perempuan." 


Bab: Warisan saudara perempuan dan dan saudara laki-laki 


? SUS 2 Bar و‎ AL 222 ےو 7 اع‎ 
bas NG SA, SN EKA MAN عبد اعمان خم دا عبد‎ CSS 


A 


TRAP‏ اور A na Â NA‏ رہ 


IE SAS Bs gb EN يض‎ Aa عليّه‎ Ei DI jesis رَضي الله‎ 


AN NT SEN AISI يا رسو ل‎ Sa, bya 


6246. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Muhammad bin Al Munkadir 
mengatakan, aku mendengar Jabir radhiyallhu'anhu mengatakan: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mendatangiku ketika saya sedang sakit, kemudian beliau meminta diambilkan air 
dan berwudhu, kemudian beliau memerciki saya dengan bekas air wudhunya sehingga saya 
siuman, maka kutanyakan: "Wahai Rasulullah, saya mempunyai beberapa saudara 
perempuan! ' maka turunlah ayat faraidh. 


Bab: Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah, Allah 
memfatwakan kepadamu tentang kalalah 


Tg TAI AA ار‎ Be EA A 2 PEA يم را‎ 


AN 5 A NANG are, eyer ARAI 
Pa (ستفتونك قل الله‎ LANG 5 gawaa) 


6247. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Abu Ishag dari Al 
Barra radliallahu 'anhu mengatakan: 'akhir ayat yang diturunkan adalah penutupan surat An 
Naisa': 'Mereka memintamu fatwa tentang kalalah, katakanlah bahwa Allah memfatwakan 
kepada kalian... (0S. Annisa' 176). 


Bab: Dua anak laki-laki paman, satunya saudara laki-laki seibu, dan lainnya suami 


r 


Bengang 1 A PAEA 
NANGA ماك وتر‎ Api alas f i Ciela LAN a AISI SA 

Kau‏ لدوم ك Pp‏ صَياعَاقَانَاوَلِيّهُ £ لذ لحك الال 
Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah mengabarkan kepada kami‏ .6248 
Ubaidullah dari Israil dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu‏ 
mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Saya lebih berhak‏ 
menanggung urusan orang-orang mukmin daripada mereka sendiri, maka siapa mati dan‏ 
meninggalkanharta maka hartanya untuk ahliwarisnya yang ashabah, dan barangsiapa‏ 
meninggalkan hutang atau anak yang terlantar, saya walinya, maka hendaknya memanggil‏ 
saya untuk menanggung hutangnya dan anak-anaknya."‏ 


MEA NE ن طاؤس‎ Sea $ ARA 
ERS 5 a AES بِأَهْلِهَاقَمَائ‎ A PAKA Pat ANE 


6249. Telah menceritakan kepada kami Umayyah bin Bistham telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' dari Rauh dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang 
telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang 
paling dekat (nasabnya)." 


Bab: Dzawil arham 


Kei dna ADS Ja 3 SALA a YENG إِسَحَاقُ : بن راهم‎ i 

اين ڳاس )3 AAS Ben KA AJ‏ ال AG‏ 6 جين 
ME sS‏ 
IPK AE aa‏ و لڪل جَعَلْنَامَوَ Per‏ دعاقت اياڪ 


6250. telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim mengatakan, aku berkata kepada Abu 
Usamah, telah menceritakan kepadamu Idris, telah menceritakan kepada kami Thalhah dari 
Sa'id bin Jubair dari Ibnu 'Abbas, mengenai ayat: "WALIKULLIN JA'ALNAA MAWAALIYA (bagi 
tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami 
jadikan pewaris-pewarisnya" (QS. ANnisa'; 33) "WALLADZIINA 'AAQADAT AIMAANAKUM 
(Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah 
kepada mereka bagiannya" (QS. ANnisa; 33) dia berkata; 'Dahulu orang-orang muhajirin 
ketika datang ke Madinah, orang anshar mewarisi orang muhajirin yang bukan kerabatnya, 
dengan pertimbangan ukhuwah yang dibangun oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
diantara mereka, maka tatkala turun ayat: "WALIKULLIN JA'ALNAA MAWAALIYA (bagi tiap- 
tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami 


jadikan pewaris-pewarisnya" (OS. Annisa; 33), Allah menghapusnya dengan ayat: 
"WALLADZIINA 'AAOADAT AIMAANAKUM (Dan jika ada orang-orang yang kamu telah 
bersumpah setia dengan mereka" (OS. ANnisa: 33). 


Bab: Warisan anak lian 


‘3I م 44- ا‎ KA IA سواه‎ Ei A ا‎ Giga ر هم و‎ Pe 
LA 


SI ka AAN صل‎ NG A من و‎ NG a AE Jen AA 
LA 


6251. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ooza'ah telah menceritakan kepada kami 
Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma: ada seorang lelaki meli'an isterinya di 
zaman Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan tidak mengakui anaknya, maka Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam memisah keduanya dan memasrahkan anak kepada si wanita (ibu 
bayi). 


Bab: Anak adalah milik pemilik ranjang, merdeka atau hamba sahaya 


يمو لمات م وو و مار 2 la‏ ع ی ا ا و و 3 ل Ea‏ 2 
USS‏ عبد التو بن يو a‏ عن ابن ش هاب عن EA Gee AA ES GP‏ 


A 
4, 
٠ ور‎ 
LA < 


Senat 2-434 e U, A‏ بس PENA ANE ANA TT Rl‏ ورو 
وَعَتَبَه عَهِدَ إلى SS ANE NS a sana a‏ 
an > - A‏ 


قال اټ ن آخي a a e a e‏ لِيدةآ ي و دعل فِرَاشِدِقَتَسَاوَقَاإِلَ 


ri 3‏ کے کو ر ع كر کے اہ ل م 2 OT‏ ا ES‏ و و 
AAN au gan AN Jo ad‏ قد كان عَهد PIA AE IA‏ 
ام A als ZA Kana 2A‏ ور“ و A Pan‏ ےو ور و : 
NA 35313‏ بي SA‏ فرَاشهفقال (ga‏ صل الله AA ea Ga a a‏ 

2A 7 1‏ و 27و 9 An‏ و هم ار س 3 Tn.‏ 
Ka‏ قال لسو َة بن ت رمعَة ا AAA PA‏ ىمن JAS ebay Aga‏ لقي الله 


6252. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, 'Utbah 
berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, 
maka ambilah dia." Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan: 'Ini 
adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah 
seraya mengatakan: '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas 
ranjangnya." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin 
Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi 
bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya, " beliau melihat 
kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah 
hingga ia meninggal. 


Lea 2 واا‎ l, 2,2 LARE 2 D Ag ر لھ ور در ور‎ 253 
KENANGAN A é حدشتامسدد‎ 
JA AS 

6253. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Syu'bah dari Muhamad 


bin Ziyad bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Anak adalah bagi pemilik ranjang." 


Bab: Wala" bagi yang memerdekakan dan warisan anak temuan 


ea £ 


E IN mm AE UN ع‎ A KANA A GANG 


A 


EE 


ر ر 


Tina TA ANA SAN PKU ABI saé PAT AN بَرِيرَ‎ 
nya No NG Pan SI NG 56 هده قال الڪ ڪه و كَاَرَوْجْهَا جها حرا و‎ ABI, 


6254. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Hakam dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah mengatakan: aku membeli 
Barirah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "belilah ia, dan wala’ milik orang yang 
memerdekakannya." kemudian Barirah diberi hadiah seekor kambing, dan Nabi bersabda: 
"Kambing itu baginya sedekah dan bagi kita sebagai hadiah." Al Hakam mengatakan: 'Ketika 
itu suami Barirah orang merdeka.' Ucapan Al Hakam ini mursal, dan Ibnu Abbas mengatakan, 
'setahu saya dia budak." 


Sis‏ نامل SEA‏ اکر کان ران AAA A ALAN‏ سدم 
BALI MN‏ 


6255. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah mengatakan, telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Wala' menjadi milik orang yang memerdekakan." 


Bab: Warisan saibah 


mn hi 7 قا‎ A Z 26 0 ZA و2‎ -i R ZAA A, MAWAT 
2 .. 2 2 2. 2 .. 2 AN DA 0 r ror 2 4 PA 6 pa 
Sa 


Ia PERENE. PE 


6256. Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin 'Uqbah telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Abu Qais dari Huzail dari Abdullah mengatakan; 'Pemeluk Islam tidak 
sepantasnya melakukan saibah, karena pemeluk jahiliyah melakukan saibah.' 


CEAT PANAT Aé gaai E PIA ga ja SAS 
PAN ÁNA عَهَافَقَالَتٌ يار‎ VIP, ate aa BESI 


LANA DA NE AJB s3 AA 
z> A 


PNJ NE LAN ENG e‏ گان 
A WE é Ng alatas ga NG ANE 423‏ 


6257. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad bahwasanya 'Aisyah radliallahu 'anha membeli 
Barirah untuk ia merdekakan, namun pemiliknya memberi syarat bahwa wala nya tetap milik 
mereka. Maka Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, saya ingin membeli Barirah untuk saya 
merdekakan, namun pemiliknya memberi syarat wala nya tetap milik mereka! ' Maka Nabi 
bersabda: "Merdekakanlah dia, sesungguhnya wala' milik orang yang memerdekakan!" atau 
beliau bersabda dengan redaksi: "bagi orang yang membayar harganya." Selanjutnya Aisyah 
membelinya dan memerdekakannya. Kata Aswad; 'Barirah disuruh memilih untuk tetap 
bersama suaminya atau bercerai, dan ia memilih merdeka dan berkata, 'Kalaulah aku diberi 
begini-begini, saya tidak ingin tetap bersamanya! ' Al Aswad mengatakan: 'suaminya 
merdeka.' Ucapan Al Aswad terputus, dan Ucapan Ibnu Abbas: 'menurut saya suaminya 
budak" adalah lebih sahih. 


Bab: Dosa seorang budak yang berlepas diri dari majikannya 


LA 
Pa r - 


P حََأبكَالَكَالَءَ‎ a PE EN MS 


kan d 


SA nona TMS YEL ras 
قَمَنَْحَدَكفِيبَاحَدَكَاأَوَ آوَى‎ , Sim POOE EAEN A TATAA 
2 26 


dagas ea م‎ piu JB Yank AAN II 5 Aa ركاف‎ 


a 4 5 z 2 2 - 26 04 AN DN Gak 54 æ 9 na Z 4 
NGO gosa saka JA Nana الاس‎ GS SANA gana) Na 38 


P. A 


KA 20 
| 


a دَمَّةالْمْسَلِمِينَوَ‎ AF 
BES au 


MES 5: BEBAS BAN 


6258. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari ayahnya mengatakan, Ali radliallahu 'anhu 
menuturkan: 'Kami tidak mempunyai kitab yang kami baca kecuali kitabullah dan lembaran 
ini." ayah At Taimi menerangkan: kemudian Ali mengeluarkannya, yang isinya adalah 
beberapa benda dari batuan dan gigi unta, yang tertulis: "Kota Madinah adalah haram (suci), 
yakni daerah antara 'Air dan Tsaur. Maka barangsiapa yang berbuat kejahatan di dalamnya, 
atau berniat hendak melakukan kejahatan di dalamnya, niscaya laknat Allah, para Malaikat 
dan laknat seluruh manusia akan tertimpa kepadanya. Allah tidak akan menerima darinya 
pada hari kiamat amalan wajib atau pun amalan sunnahnya. Dan barangisapa yang berwali 
kepada tanpa izin walinya, maka laknat Allah, para Malaikat dan laknat seluruh manusia 
akan tertimpa kepadanya, tidak akan diterima darinya pada hari kiamat amalan wajib atau 
pun amalan sunnahnya. Dzimmah kaum muslimin adalah satu, yang mana dzimmah tersebut 


berlaku bagi orang yang paling rendah diantara mereka. Barangsiapa merusak janji seorang 
muslim, maka laknat Allah, para Malaikat dan laknat seluruh manusia akan tertimpa 
kepadanya, tidak akan diterima darinya pada hari kiamat amalan wajib atau pun amalan 
sunnahnya. 


Fa 


Pa KAP‏ عو AN AG - - 5 LAN‏ ور 
AI‏ ونع AE AGE jan BEDA SAS‏ رضي den NGANAN‏ 


ARE en يَهِوَسَلَم‎ Aa 


6259. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma mengatakan: Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam melarang jual beli wala! dan juga menghibahkannya. 


Bab: Jika seseorang masuk Islam melalui majikannya 


A AA ANA BA AA 


S Z e< FAI 4 AL, NG 
Pagar AA JAS SANA PER 52208 
BAN Aa JSI 
6260. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id dari Malik dari Nafi' dari Ibnu 
Umar bahwasanya Aisyah ummul mukminin ingin membeli hamba sahaya untuk 
dimerdekakan, namun pemiliknya berkata: 'kami menjualnya kepadamu asalkan wala' tetap 
pada kami", Maka Aisyah melaporkan kasus ini kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wa 
sallam dan beliau bersabda: "Syarat seperti itu tidak menghalangimu, sebab wala' bagi orang 
yang memerdekakan." 


A 
77 ودس‎ Kan ودام‎ 


SIM ga AN ên a NE pal) a En 


Mi LA 
an مدي«‎ 


o Ja NANG كرت‎ SEN Al PAKA 
فَكَيََهَامِنَ‎ laga AE ولال‎ PRESS الْوَلَاءَلِمَنَأَعَطَى الْوَ‎ 
آعَطاني كَذَاوَكَذَامَابتعِنَدَمْكَاخْتَارَتَمَفْسَهَاقَالَوَكَانَرَوَجُهَاحْرًا‎ A رو جه‎ 


Gn 


6261. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Jarir 
dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Aku 
membeli Barirah namun pemiliknya memberi syarat wala nya tetap dimiliki mereka. Maka 
hal ini kusampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau bersabda: 
"Merdekakanlah ia, sebab wala! bagi yang menyerahkan perak." Kata Aisyah: lalu aku 
memerdekakannya, kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam memanggilnya dan 
memberinya pilihan untuk tetap bersama suaminya (ataukah tidak). Maka Barirah 
menjawab: 'Kalaulah suamiku memberiku itu dan itu, aku tidak mau bermalam dengannya, ' 
dan ia memilih untuk berpisah. Kata Aswa; 'kondisi suaminya merdeka." 


Bab: Wanita mewarisi wala" 


ZA LA P Pa 15 
DEER ALASAN AG Mega واد‎ < ols ML MAA KAR A2 ERZ 
g Pa A رم‎ Z 4 PA 
LINA NARNIA a 5 م کو ے ے ار الوم‎ 1 4 2N“ LA AK 
لله‎ (Nara $ ay BANI ا لله ل‎ S 2 P 3 
يه‎ Ih صا‎ DA لاءَفقال|‎ AH طو‎ Jin a sa | ا صا‎ IE SEN 
0 


= > | Z - 
LL22 28 01 3 5 


6262. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma mengatakan: Aisyah ingin membeli 
Barirah, kemudian dia berkata kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam: 'Mereka memberi 
syarat wala nya tetap milik mereka'. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Belilah ia, hanyasanya wala' bagi yang memerdekakannya." 


Lea 


Ns 2 usa < La وار‎ 2 s2 > ی 2{ ر 76 و رار و‎ 
JELAS ANE Pal PLS عَنْسُفْيَانَعَنْمَنْصُورٍ‎ E 


R ow Ne, A T kaz TAA a 21244 ا‎ A ر‎ 
6263. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam telah mengabarkan kepada kami Waki' 
dari Sufyan dari Manshur dari Ibrahim dari Al Aswad dari Aisyah mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Wala" bagi yang menyerahkan perak (pembeli) dan 
menjamin kesenangan (mengurus hidupnya)." 


Bab: Budak suatu kaum adalah bagian mereka, dan anak saudara perempuan kaum 
adalah bagian mereka 


ah 


(MAA PAS PAN كاعر ذس بن مالك‎ و١‎ LA YK TIA PAN CAN PALA DE SA Sa 
AGE دوعن ان جر ف ر ضير الله‎ AA حدثنا ادم حدثناشعبّه حد‎ 
P 
A 2 


Ant » Ar, SA ODES 54 ار‎ 
JELAS نفس ھاو‎ lag ANG ga Ji a sa Lah 


6264. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Ourrah dan Qatadah dari Anas bin Malik 
radliallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Maula suatu kaum adalah 
bagian diri mereka." atau sebagaimana beliau sabdakan. 


Pa 


sa و‎ ANG Py 21-44 2 fAs 2 KG, ALA LK ور ر‎ 253 A عو‎ 253 
Aa aa Je ANE عَنْقتادة عن آذ‎ AA CSS Se 
رص‎ d 
- 


< Az, 56 PAS 
من انفسهم‎ Saya 
6265. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah 


dari Oatadah dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak saudari suatu 
kaum adalah bagian mereka" atau "dari kalangan mereka." 


Bab: Warisan tawanan 


LA 
- 


Kena Anas م‎ bys رر ور‎ 0 9 ASA 
KAA BASA 1 S1 


WA 


WEE كتهو مَنَكرَكَ‎ Nad ad 


6266. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari 'Adi dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli 
warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka kami yang menjaminnya." 


Bab: Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan sebaliknya 


iali é Ak هاپ نيبن عكر و‎ AAA PA AA 


2 


MAN, PAS FEIRE “عليه‎ NI NGGEN رض‎ S3 


| 22 ل 

6267. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali 

bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak 
mewarisi orang muslim." 


Bab: Mengaku saudara dan anak saudara 


a 


ENGGEN AAA Asa 55 7 Mer ANNA 


2 MAZA 


NE AMI KA سَعْدهَدَا‎ S E 


A a A NENS ولا َد‎ 
ra P An 0 


ja PS JERS Aka EN SAN وَلِلْعَاهِر‎ GN AU رَمَمَةَ الو‎ 
6268. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari "Aisyah radliallahu 'anha mengatakan: Sa'd bin Abu 
Waggash bersengketa dengan Abd bin Zam'ah tentang anak laki-laki. Sa'd mengatakan, "Ya 
Rasulullah, (dia adalah) anak saudaraku 'Utbah bin Abi Wagash, dia berpesan kepadaku 
bahwa dia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya! ' Sedang 'Abd bin Zam'ah berkata, 'anak 
ini adalah saudaraku Wahai Rasulullah, ia dilahirkan di atas kasur ayahku dari hamba 
sahayanya! ' Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam mencermati kemiripannya dan melihat 
kemiripan yang terang dengan 'Utbah, namun beliau kemudian bersabda: "Anak laki-laki ini 
untukmu ya Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu, dan 
berhijablah engkau dari dia wahai Saudah binti Zam'ah." "Aisyah berkata: maka anak laki-laki 
itu tak pernah melihat Saudah selama-lamanya. 


Bab: Menasabkan diri bukan kepada ayahnya 


0 


A 
7 ر کے و‎ 


?2247 ور ھە 


MESEDEA 4 ka NLL SNG Lah ASN KAS 
Ja سَعْدِرَضِيَ‎ rê kade خالد هو اب نْعَبَّدٍ اللو دتا خال دعن آي‎ ESA 


LA A 
2 er 
LA Ar 


Z, PE 21-3% AEA 34s 7‏ 79 وا ANG st. AL koaa q‏ 1ه 
سيعت التب ص لى الله عليه و ka‏ يقو ENYA‏ إلى غير GA‏ هو ALA‏ أنهغير بيه KAA‏ 
NNE NN RE‏ مراع E‏ 
حر YSS SA‏ ي ڪر ةققال و Gak‏ وو ALE‏ من سول اللو صل GA AAA‏ 


6269. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Khalid 
yaitu Ibnu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Khalid dari Abu Utsman dari Sa'd 
radliallahu "anhu mengatakan, aku menengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, 
"Barangsiapa menasabkan diri kepada selain ayahnya padahal ia tahu bukan ayahnya maka 
surga haram baginya." Maka aku sampaikan hadits ini kepada Abu Bakrah dan ia berkata: 
'Aku mendengarnya dengan kedua telingaku ini dan hatiku juga mencermati betul dari 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam.' 


0 PA 4 2 < 9 
f > دك دل داو‎ 2.27 5225 822 [Z$ RA? SE ناه‎ 22 iE 
مرا عن اي‎ aan Si عن جغفر‎ AKA a 
4 


4 ىدث A T TANG Tang‏ ور 
si E Apel yah Pbi a AAA bo Pa 122535‏ غبَعَنّ أبيهفَهوَ كمد 
pi‏ 


6270. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh bin Al Faraj telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru dari Ja'far bin Rabi'ah dari Irak dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Janganlah kalian 
membenci ayah-ayah kalian, sebab siapa saja yang membenci ayahnya adalah kekufuran." 


Bab: Jika seorang wanita menganggap anak 


- 
kd Ww 


\ p5 


م AKA E‏ کو س ا 2 5375 ر 2? A koz‏ ا As LG‏ 
لِيَمَا نا خبرنًا شعيّبٌ قال حَد تاا بو الرٌ تاد عن عبد ال حمَن عن ی هر ير 33 ضى KAIN‏ 
يَمَانِاخبر نا شعيّبٌقال بو ارد بر ار تمن عن ا بي هريره رضي 

PA 


AI‏ الله صل LSN GA Ga gan bi ALE GILA‏ فدهب بابّن 


r 


5 و و r g‏ 5 ل 58 P 2 22 g 2 A ke‏ 
إِحَدَاهَمَاقَقَالتَلِصَاحِبَتَاإِنْمَادْهَببِابَنِكِوَقَالَتَالأَخْرَى EL BUSI‏ كما إلى sa‏ 
2 ام NIN‏ عي + OT‏ ”جم كر AIT NGGAWA KOL LANG 2\3 TANGI‏ 
عليه السلا م فقفضى به ل لڪ بر ی gê‏ جَتا على YEN S5 a‏ فأخبرتاهفقال 


A 

22 Pa E w 

BENG 7م‎ © < | da AA DAL على‎ 1 2 AN WK, AAA. < IL: Az 
CN زه ما كنا كه‎ AN Li 4 A MIMA اله‎ A LAN 
Ag Xl لله إن معت ڊ لكين قط إ بو ميدق کتانقول!‎ SR 


6271. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Abdurrahman dari Abu 
Hurairah radliallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Dahulu ada dua wanita bersama kedua anaknya. Seekor serigala datang dan memangsa 
salah satu dari kedua anak tersebut. Wanita pertama mengatakan; 'Serigala itu memangsa 
anakmu'. Wanita kedua mengatakan; 'Justeru serigala itu memangsa anakmu, bukan 
anakku.' Kedua wanita itu terus mengadukan perkaranya kepada Dawud 'alaihissalam, dan 
Dawud memutuskan bahwa bayi yang masih adalah milik wanita yang tua. Kemudian 


keduanya menemui Sulaiman alaihissalam dan menceritakan kisahnya. Sulaiman 
mengatakan, 'beri aku pisau, bayi ini akan kubelah menjadi dua, satu untukmu dan satu 
untukmu! ' Wanita yang muda berkata: 'jangan kau lakukan, kiranya Allah merahmatimu, 
bayi ini miliknya." Maka Sulaiman memberikan bayi itu kepada wanita yang muda." Abu 
Hurairah mengatakan: 'Demi Allah, saya tak pernah mendengar istilah pisau sama sekali 
selain hari itu, sebab istilah yang sering kami pakai adalah 'golok'.' 


Bab: Ahli silsilah keturunan 


| 2 la Ted “مه يع‎ 1 KN کے واه‎ 153 ZA ور و‎ NGE م‎ 
EGEA iile عرو ةع‎ E ERA SNG Ja AAS SS 
LA 


PE ASI aa. Mhath ENG ANG ah عَم‎ Jasa pal NI PEN 
AKA AA AN An E GA pd AAN 


6272. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam menemui kami dengan keceriaan wajahnya yang bersinar, lantas 
beliau bersabda: "Tidakkah tadi engkau lihat, bahwa Mujazzaz memandang Zaid bin haritsah 
dan Usamah bin Zaid?" beliau bersabda: "Sesungguhnya telapak kaki-telapak kaki ini 
merupakan bagian satu dengan yang lainnya." 


SENI AIA RN san SAS 


LA LA 
ر‎ 


SS FAAEE A ان و‎ ANRI رور‎ Ssi dana í 
2 A 


- قي +L gi 2 AA WA P 7 a‏ ع2 م 
ENAK AA JENG paha Makkah kê 303 5533 SEKALI‏ 


2759 LA ره‎ 
6273. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihi wa 
sallam suatu hari menemui kami dengan ceria, lantas beliau berujar: "Wahai Aisyah, tidakkah 
engkau lihat Mujazzaz Al Madlaji menemuiku lantas ia memandang Usamah bin Zaid dan 
Zaid yang sedang berselimut, tertutup kedua kepalanya, dan terlihat telapak kaki 
keduanya?" Lantas beliau bersabda: "sesungguhnya telapak kaki-telapak kaki merupakan 
bagian satu dengan yang lainnya." 


Kitab: Hukum hudud 


Bab: Tidaklah minuman keras (khamar) diminum 


gé و‎ 5 PA > P 2 

ع يهار ور و iyib NEGAR‏ 2 ویوا 2 واه PEN l,‏ و 2 2 £ 

PE SE ابن شھاب‎ LE un Was 
ال كر ی لي‎ S A ععين عن ابن يها‎ nika یحیی بن بور‎ 


277 ger 
. 


SG ر کر وو ور‎ PA Nana. TANG Au 21245 WENG ہ٢ ور در‎ 
GANG gin daka اني جين يڙ نيو هو‎ JA gam SA اله صل‎ yan OS 33 هر‎ 


oA ANa AI NL za AA A A anA NLS aa AA An 
a) ينتبب م به يراكم الاس‎ Noya pa 303 مِنْوَلااسروَالسَارِقَ جين سّرق‎ ja هو‎ YEN 
ر م و ر جره‎ GAN > او مور در وو 8ء 4 ام .> > وس‎ 
ذعن‎ PR سَلمَةعَن‎ Giaa بن‎ JAR عن‎ BAE oya yA فيب بصا ر هو هو‎ 
لقنن ال درك‎ Manan Ta b 
AN) بِمِثَلِه‎ a jaa صل‎ gal 


6274. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab dari Abu bakr bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, 
bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidaklah berzina orang yang 
berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang yang mencuri 
ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia meminum khamr ketika meminumnya 
ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan 
menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman." Dan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin 
Musayyab dan Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
hadits semisal, tanpa menyertakan kalimat rampasan. 


Bab: Mendera peminum khamar 


G # 020 Z Z 
و‎ Cari ena ا كر‎ Aa 7 To LENG LANG, NGGI ی و و ور‎ 
SA SA ra IA SSS, حدثتا حفص بَنْعمَرَ حَدنتاهشا‎ 


PA Bea PA NGABA YA A KAR PANA عر‎ CA PAI CG CE AMAN TN 
w . . 5 . 5 Š sad .. . DA WH 
aa الله‎ aaa عن يعد شعبه حد دەعن هين ین ری‎ 21 


"s 

7 -4 ر ص‎ E سے‎ J -ĵi < 1 

CI بكر‎ PIA II AL LS 
Z wa ATA ص‎ 


6275. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam -sedang lewat 
jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas bin 
Malik radliallahu "anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memukul 
peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah mencambuknya 
sebanyak empat puluh kali. 


Bab: Perintah menegakkan hukuman di rumah 


ANG AN م عي 9 0 ا ا مم‎ a, 2 l AAZ ور ر يي‎ NGE 7 
Pa na ON a ات‎ 
NG ASN d NG ya BAG AN HA PELAN ANG SAN o ال انا‎ 


A WA 


- A 
JELAS 3 LIS h فصر‎ 
6276. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Abdul 
Wahhab dari Ayyub dari Ibnu Abi Mulaikah dari Ugbah bin Al Harits mengatakan, Nuaiman 
atau Ibnu Nuiman didatangkan karena minum khamar, lantas Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam memerintahkan orang-orang yang berada dirumah untuk memukuli. Kata Ugbah: 
mereka pun memukuli dan aku diantara yang memukuli dengan sandal. 


Bab: Mendera dengan pelepah dan sandal 


ra ag Pa اه حَرَبِ حَدَكْتَاوُ‎ PAN رخات‎ 


LA 
A 4 


tya A19 عَلَيَه‎ ES 3 Ss 5 E LANG TAS NABA AH 
فِيمََصْرَيَهُ‎ KN Kena Ag 


6277. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib bin Khalid dari Ayyub dari Abdullah bin Abi Mulaikah dari Ugbah bin Al Harits 
bahwasanya Nabi Shallallahu'alaihiwasallam pernah diserahi Nu'aiman atau Ibnu Nu'aiman 
yang ketika itu dalam keadaan mabuk, beliau merasa keberatan, sehingga beliau menyuruh 
orang-orang yang berada dirumah untuk memukulinya, dan mereka memukulinya dengan 
pelepah kurma, sandal dan aku diantara yang memukulinya. 


en ل‎ a sii 
nai ب‎ AA IE ih 


6278. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam 
telah menceritakan kepada kami Ootadah dari Anas, dia menuturkan: Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menjilid peminum khamer dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar 
menjilid sebanyak empat puluh kali. 


ر Gede 4 57 HA e 5 > OA,‏ هم 2 و ر كس م ل وء 
Sg So SS‏ 

w Tan AS وى‎ A 2 PA a PWA Liz 2 ا‎ 
Wadi KANAN PAN gka para Nee ats الله‎ Gae 55 AP 


السار بُ بيَدِهوَ JAN‏ بعليو السار GAN Gani NG AN bag Far‏ اخراك انالد 
رع ل ر P‏ 1,5 
تقو لو BERAU Pa YSS‏ 


6279. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Abu 
Dhamrah Anas dari Yazid bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu 
Hurairah radliallahu "anhu: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diserahi seseorang yang minum 
khamar. Lantas beliau berujar: "pukullah dia". Abu Hurairah berkata, maka diantara kami 
ada yang memukulnya dengan dengan tangannya, ada yang memukul dengan sandalnya dan 
ada yang memukul dengan pakaiannya. Tatkala selesai, sebagian orang ada yang berkata, 
'Kiranya Allah menghinakanmu! ' maka Nabi bersabda: "Janganlah kalian mengatakan yang 
demikian, janganlah kalian membantu setan memperdayakannya!" 


ban MAA AA JA GI fage NGE an 
داع عر‎ naaa ا‎ Kn 


Z 
4 


ala gai? لاله صل ال‎ IS RS 5 مات‎ PE an ata يمو‎ 


Pa 


6280. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan 
kepada kami Abu Hashin aku mendengar Umair bin Sa'id an Nakha'i mengatakan, aku 
mendengar Ali bin Abi Thalib radliallahu "anhu mengatakan: 'Aku tidak merasa menyesal jika 
menegakkan hukuman atas seseorang lantas dia meninggal, kecuali peminum khamar, sebab 
kalaulah dia meninggal, aku harus membayar diyatnya, yang demikian karena Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam tidak menyunnahkannya.' 


SE 


PES بن ردقال‎ A JA KALA ز يدبن‎ Pera 3 Ata 


0 


Kas عُمَرَ‎ Deh Kala sela ALAN bea) AE SE JL 
SAKIT sinah NA gan a گان آ خر‎ Aa bana Na sae 


6281. Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim dari Al Ju'aid dari Yazid bin 
Hushaifah dari As Sa'ib bin Yazid mengatakan; Pernah kami diserahi pemabok dimasa 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, dimasa pemerintahan Abu bakar dan diawal-awal 
pemerintahan Umar, lantas kami mencambukinya dengan tangan, sandal, dan pakaian kami, 
hingga ketika diakhir-akhir kepemerintahan Umar, dia mencambuknya sebanyak empat 
puluh kali cambukan hingga jika ia masih membangkang dan fasig, Umar mencambuknya 
delapan puluh kali. 


Bab: Larangan melaknat peminum khamar 
NAN Oi ma bag 2 BIS GN AN حَدَكْنِي‎ ISS > as 


LA 


BIKE asas 1 EA Jaga NN a aa KA AN 


5 


SAE GALANG Gea ALAN SAY SA Ne ANG 
Pan عر‎ » PESA و‎ ABI ور‎ 4 PRE 2 KAN A 7 A KN 
da 7 اللَّمَالْعَنَهُمَاأ‎ A بِهِفَجَلِدَقَقَالَرَجُل‎ AL singo ANN ج لهف‎ 

A yang NE RN ELIA AN a gank SA 


s 
P 


6282. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepadaku Al 
Laits mengatakan, telah menceritakan kepadaku Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal dari 
Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Umar bin khattab, ada seorang laki-laki dimasa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwasallam namanya Abdullah, dia dijuluki 
keledai, ia suka membuat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa, dan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam telah mencambuknya karena ia mabuk. Suatu hari ia ditangkap 
lagi dan Nabi memerintahkan agar dia dicambuk. Lantas salah seorang sahabat berujar; 'Ya 
Allah, laknatilah dia, betapa sering ia ketangkap, ' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "janganlah kalian melaknat dia, demi Allah, setahuku dia mencintai Allah dan 
rasul-Nya." 


LA 2 Z MA Z ص‎ 
م و3 م 2 و‎ A > MK Ne كعو د‎ MK روه‎ » 5 27 >d 1? 2 


6 Z 


N 


Z A 


ra A 
Sa و‎ ANG 7 < Wat An an و و‎ NU TEMA PARA 
به بيده‎ pa aa بضر‎ A Kapka sale صل‎ NGING سَلَمَهَعَنا ي هر‎ 
4 


P 4‏ 
Pasu -‏ وو 24 ل ور و ,55 TA LAS, A a‏ او جر ا ر A‏ 01 
وَمِنَامَنَ يضر aa‏ مِنَامَنَ يضر به بثو aa‏ قال ر جل aja , Wa‏ الله 


3 ك1 و و ر و csl‏ و nET‏ ت 
صلی AN ENG 385 SEN AS pel‏ 


6283. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah bin Ja'far telah menceritakan kepada 
kami Anas bin 'Iyadh telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Had dari Muhammad bin 
Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, mengatakan: seorang pemabuk dihadapkan 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi menyuruhnya untuk dicambuk. Diantara kami 
ada yang memukulnya dengan tangan, diantara kami ada yang memukulnya dengan sandal, 
dan diantara kami ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Tatkala selesai, ada seorang 
sahabat mengatakan; 'sekiranya Allah menghinakan dia! ' Kontan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Janganlah kalian menjadi penolong setan untuk 
menjerumuskan kawan kalian!." 


Bab: Pencuri ketika mencuri 


g > pa A ور‎ “G Z A 79 ri 
مس‎ os 2C2 2 Z222 ها + لج‎ Ten AAL SANGA د‎ PAKAN LIP a? ENG 
A 2 fs کرو ر کر برج‎ NG ... Tari ا ر ا و ار و‎ 
SAN AA قال لا ير ني ا لر اني جين يڙن وهو‎ Ala gan التي صل الله‎ EN رضي‎ 
4 ٠ ا ر وو‎ KA Gn BUNG 
DAA ق وهو‎ an 
6284. Telah menceritakan kepadaku Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdullah 


bin Dawud telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Ghazwan dari Ikrimah dari Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah berzina 


orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan tidaklah mencuri orang 
yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman." 


Bab: Melaknat pencuri jika tidak menyebutkan namanya 


bêlang bê ge Ei ti SA 8 KA SALA DA عم‎ ita 
Jr fió Sai da PAN GAN 
Mes AA AN PALA aa AYAH SAM عمش‎ ay 


6285. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepadaku ayahku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy mengatakan; aku mendengar 
Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
melaknat si pencuri telur sehingga tangannya dipotong, dan Allah melaknat si pencuri tali 
hingga dipotong tangannya." Al A'masy mengatakan, para sahabat berpendapat bahwa yang 
dimaksud telur disini adalah besi dan yang dimaksud tali adalah jika senilai beberapa dirham. 


Bab: Hukuman adalah kaffarat dosa 


PERLU EESIN SAS ع‎ NGANA ا‎ 


2 4 


Z a 


e عله‎ ZA in IE BELA الصَّامِتِرَضِيَ‎ 
Aaz a « MEI SN SEN INSAN jih 


Apakah FE مَيكا‎ A A KENE BESI 23 


ASASI) KPF 
6286. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Abu Idris Al Khaulani dari Ubadah bin Ash Shamit 
radliallahu 'anhu mengatakan; kami disisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di sebuah majlis, 
beliau bersabda: "Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzinah, " beliau membacakan ayat ini semuanya, 
"maka siapa diantara kalian yang menunaikannya maka pahalanya dari Allah, dan 
barangsiapa yang melanggarnya kemudian dihukum, maka hukuman itu sebagai penebus 
dosanya, dan barangsiapa yang melanggarnya kemudian Allah menutupinya, maka Allah 
akan mengampuni jika Dia berkehendak, dan Allah akan menyiksanya, jika berkehendak." 


Bab: Punggung seorang mukmin adalah harus dihormatai, terkecuali jika hukuman 
harus ditegakkan 


KA وو‎ 


pisa e Biayai ena aa‏ ي 


21 5 


A PAPAN iig eg ANA PO 


SIKA LE 


WA Tar BMA AT aa AAL 5 A + مو‎ WENG NGNE 000 A a 
PAI INTEL EA IG San SAK AN JELAS YU J6 


PN si حرم کڪ وما ء کم و‎ SIK I NGANG GIH SA sa YI JK Sa 
WE Lah JANG ak ایحا کم‎ AA AK 


= Wa -2 
an, کا ات کد‎ HP ba SN 3 333 5 سد‎ SIS 
AS P SE, 


6287. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami 'Ashim bin Ali telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin Muhammad dari Wagid bin 
Muhammad, aku mendengar Ayahku mengatakan, 'Abdullah mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika haji wada', "ketahuilah, bulan apa yang kalian 
ketahui yang paling mulia?" Para sahabat menjawab, 'bulan kita ini, ' Nabi bertanya: 
"ketahuilah, negeri mana yang kalian ketahui paling mulia?" Para sahabat menjawab: 'negeri 
kita ini." Nabi bertanya: "ketahuilah, hari apa yang kalian ketahui paling mulia?" Para sahabat 
menjawab: 'Hari kita ini.” Nabi melanjutkan: "Sesungguhnya Allah tabaaraka wata'ala telah 
mengharamkan atas kalian darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan- 
kehormatan kalian, kecuali dengan haknya, sebagaimana kehormatan hari kalian ini, negeri 
kalian ini, dan bulan kalian ini, bukankah telah kusampaikan?" (Nabi mengulangi 
pertanyaannya tiga kali). Semua pertanyaannya, di jawab oleh para sahabat dengan: 'Benar.' 
kemudian Nabi meneruskan: "celakalah kalian -atau- binasalah kalian, jangan sampai kalian 
sepeninggalku kembali menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain." 


Bab: Menegakkan hukuman untuk menjaga kehormatan Allah 
KESAN aa WAE AAS jai 2 کیک اء‎ Se AS 
Tiga Ga 11م‎ 2A 2R NGE DAR NGE PB 2 UK 
ag AI مم امام تادا‎ ENI, HA la Je LAN ENG 
PSN كيو يۇ‎ TANYA Ha (re AAA 2 


و 


07 و 04 ر 22ے A‏ 


KAKANG IS, É 


6288. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha, mengatakan; 
"Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tidak pernah diberi tawaran untuk memilih dua 
perkara, melainkan beliau memilih yang paling ringan selama tidak mengandung dosa, 
namun jika mengandung dosa, beliau adalah manusia yang paling jauh darinya. Demi Allah, 
beliau tidak pernah marah karena kepentingan pribadi, dan jika kehormatan Allah dilanggar, 
beliau marah karenanyaan." 


Bab: Menegakkan hukuman baik pejabat elit atau rakyat biasa 


ر ا 4 LA net,‏ 3 - فر ا Aago Da‏ ص ل ا 319 

حَدثتا أ بو الو SS‏ اللْيَتْعَنّابّنشهاب 9236 1,23 WAS ANA‏ 

HPN NP an AL ae 2 OTPEVA 1ه عل و‎ > AA Ah AWU Ba 54 7 

ela كانوا‎ Ass إتمَاهلك من‎ an sia gaze 

2 A AAK ATASAN ERA ر سن‎ Ba LA Aa 

َير كو نال شر يف و الذي Sena ISA AJA AN‏ 

6289. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits 

dari Ibn Syihab dari 'Urwah dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu 

'alaihi wasallam berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita, maka Nabi 

bersabda: "hanyasanya telah binasa orang-orang sebelum, mereka menegakkan hukuman 

kepada orang-orang yang lemah, dan meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi 

Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong 
tangannya." 


Bab: Larangan memaafkan hukuman jika telah dilaporkan penguasa 


22 AG 


NGA ABOH E و ی و‎ A asz كم ف‎ 159. z )و‎ AA 39 NGE م‎ 
دشا‎ SEA Gae AA ES عرو‎ ERA SA EA Aan a ÊSA 


< 25 4 عو .2 2 x 04 A 4 ws A A A 0 A‏ 0 و 

GAES AAA ALAN pe NG gan SALA MBS ميه التي سر‎ sadi NA 
“كيه‎ A 

r, 


< LAB IN Ta sn Ka ai A 
ANG ya AG la ga AN الله صل‎ ya يد حب‎ PES AAN عَلَيّه‎ 


3 Pd 4 de Pe 4 - Pi a & PAN pd Pd 2 e 
GAN من قب کڪ ام گائو‎ JA SENA حَرَّمِنَحُدُو‎ ASI 


ra 
AN pena LE 
Z Pd 


9. 
A 


7 GSA رر‎ A Di aa d PA 5 
SA ala AB فيم م‎ Sina كو مْوَإِدَاسَرَ‎ Alia AN 


@ رر‎ PA 
ور ر‎ ES 2 لام ألا‎ {z 
A 


6290. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha; bahwa orang-orang Qurasy 
diresahkan seorang wanita bani Makhzum yang mencuri. kemudian mereka berujar; 'tidak 
ada yang bisa bicara dengan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan tidak ada yang berani 
(mengutarakan masalah ini) kepadanya selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam.' Akhirnya Usamah berbicara kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, tetapi Rasulullah bertanya; "apakah kamu hendak memberikan syafa'at 
(pembelaan) dalam salah satu perkara had (hukuman) Allah?" kemudian beliau berdiri dan 
berkhutbah: "Wahai manusia, hanyasanya orang-orang sebelum kalian tersesat karena, 
sesungguhnya mereka jika mencuri orang terhormat mereka membiarkannya, namun jika 
yang mencurinya orang lemah, mereka menegakkan hukuman terhadapnya. Demi Allah, 
kalaulah Fathimah binti Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam mencuri, niscaya Muhammad 
yang memotong tangannya." 


Bab: Firman Allah "Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tanga 
keduanya" 


Pa 
x 227A و‎ 4 


م و ولاو 621 ع AÍ‏ و يه ۶ A 4 e 9 4 la‏ 5 2 
حَدثءا عَبَّداللَهِ بر“ حَدَتْنَاإِبّرَ اهِيم SSS JAG‏ عَمَرَةعَنْعَايشة قال النْبي 
AAA‏ ا AN ANA La 4 aa Ab‏ الہ اق 2< KA‏ 5 
صل aa‏ تقطع اليد ف ر بع ديتار فصاع دا IE AU‏ من بن حال و EPA TA‏ 


PAYA 6 


w 


ر م« مجم 2 4 2 
SAGA AKI‏ 


افير 


6291. telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari 'Amrah dari 'Aisyah mengatakan: Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tangan pencuri dipotong jika senilai seperempat dinar 
keatas." Hadits ini diperkuat oleh Abdurrahman bin Khalid dan Ibnu Akhi Az Zuhri dan 
Ma'mar dari Az Zuhri. 


A A 4 A PA 
A اداه‎ 72# a > و م.م‎ Cے‎ As ڪر 2 و سم 2 م‎ RA وى‎ A MK 
2 AL NE إسماعِيل بن آي او عن ابن و هب عن يوس عن ابن شهاب‎ EA 
A > وم‎ Z 4 5 7 4 AOE هه‎ 5 
agigas تقطعٌ يدا‎ ó gla jaa aa 


6292. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abi Uwais dari Ibnu Wahb dari Yunus dari 
Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dan 'Amrah dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; "tangan pencuri dipotong jika curian senilai seperempat dinar." 


عمر AU‏ وار بن عن يحيى بن ابي ND‏ عن محمر بن 


POP 57‏ 2%- سي و2 درت 7 34 ار ر و کر 9 ا م ووو م 
esa‏ حَدَتْنه أنعَايِشْهُرَضي PA‏ 


= 

az, f ž‏ 2 ےا کو2 
BA da A be ad‏ ديتار 
Wi‏ = 47 اين Z A‏ 


6293. Telah menceritakan kepada kami Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Warits telah menceritakan kepada kami Al Husain dari Yahya bin Abi Katsir dari 
Muhammad bin Abdurrahman Al Anshari dari 'Amrah binti Abdurrahman dia menceritakan 
kepadanya, bahwa Aisyah radliallahu 'anha menceritakan kepada mereka, dari Nabi 
Shallallahu'alaihi wa sallam, beliau bersabda; "Tangan pencuri dipotong jika curian senilai 
seperempat dinar." 


- 
Fed PAN 


A P A 76 < PZA 
Bar ANETA 


loen 


ZA r 
NAK; < - Se 
Sela لأخبرتني‎ 


au 7‏ قي أ اماه ره ا ل 54 E‏ .£ س PAN‏ ر 
ر ام عر PN E E‏ 7 بهم Eg b‏ 
Telah menceritakan kepada kami 'Utsman bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada‏ .6294 
kami 'Abdah dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya mengatakan, telah mengabarkan‏ 
kepadaku 'Aisyah, bahwa tangan pencuri tidak dipotong di zaman Nabi shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam kecuali jika telah mencapai senilai harga perisai. Telah menceritakan kepada kami‏ 


Utsman telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman telah menceritakan 
kepada kami Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah semisalnya. 


NEE aa Z ag‏ 0 و رت 
SEA anis Pan MES JA SA SAS‏ 


Mann SAET 


94 
2 


A 
SEA BIA RS ذو كْمَنِرَوَامُوَ‎ atas AH pP 
Ya Padan هِمَامعَنَ‎ 


6295. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan 
kepadaku 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dari 
'Aisyah mengatakan: tangan pencuri tidak dipotong jika kurang dari senilai perisai yang 
dinamakan hajafah atau perisai yang dinamakan tirs, masing-masing keduanya mempunyai 
harga. Hadits ini diriwayatkan oleh Waki' dan Ibnu Idris dari Hisyam dari ayahnya secara 
mursal. 


JARA 


07 و - ر سيم 0 ANG A‏ 4 7 
Pa SA pa NENG‏ الا بمارت رَضِىَ الله 


A 


g 5 P - G 5 - A > ر يت > ورم‎ 
2 oma 7472 2$ A GE AAN A a E او د‎ e أ‎ 2 27 
A 
AKNG -A2 3) ر ر »ر ص‎ 
Ba وام‎ Sa 


6296. Telah menceritakan kepadaku Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu 
usamah, dia menuturkan; Hisyam bin Urwah telah mengabarkan kepada kami dari ayahnya 
dari 'Aisyah radliallahu 'anha menuturkan; "Tangan pencuri tidak dipotong semasa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam jika kurang dari senilai harga perisai yang dinamakan mijan atau 
perisai yang dinamakan hajafah, keduanya mempunyai harga." 


4 و‎ 9 oa. 9. - کو ر و‎ EN NS 0 52 - aan A yo ر کے‎ 

STS 

مغل ير و مام اه هوس كل رس 3و وام دإ MS‏ 
Jo ANG 2351‏ الله andika‏ تَهَكرَاهكَابَعَهمْحَمَّدبنْإِسَحَاقَ وَكَالَ 

2 e BN ر‎ A Ni 

Ka Sa لليّثحَدثنى‎ 7 | 

6297. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas 

dari Nafi' maula Abdullah bin 'Umar dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma: Rasulullah 

Shallallahu'alaihiwasallam memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang harganya 


tiga dirham. Hadits ini diperkuat oleh Muhammad bin Ishaq dan Al Laits mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku Nafi' nilai perisai itu. 


yaa ال‎ Jo NGGI عن ان غُمَرَ‎ ARA 


VOCE 


AS مجن‎ 


6298. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari Ibnu Umar mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
memotong tangan seseorang yang mencuri perisai, yang nilainya tiga dirham. 


Ca 
Za Ge 


MAA! ALA da aa a 


1 


ا 
: 


| 5 Se a 
و في ممه تلا کرام‎ 


6299. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ubaidullah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah memotong tangan seseorang karena mencuri perisai 
yang nilainya tiga dirham. 


Ld, و‎ ak kg 


PE AE Senat ea EE ابو مر‎ IAIN HAB sia 


es KESAN SEES aga يَدَسَارِ‎ ka a MAS LA WIL NGGI ZARRIN AN رضي‎ 
Kaf Perk إِسَحَاقَوَ‎ 


6300. telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami 
Abu Dlamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Ugbah dari Nafi" bahwasanya 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma mengatakan: Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
pernah memotong tangan pencuri karena mencuri perisai yang harganya tiga dirham. Hadits 
ini diperkuat oleh Muhammad bin Ishag dan Al Laits mengatakan: telah menceritakan 
kepadaku Nafi' harga perisai tersebut. 


TT AN AE SAS AR س‎ ya SS 


5َ ad A 


9 pas Pang aba ai YNA a sa و اة‎ AN TN dd هرَيّرَةقالقال‎ 


6301. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy mengatakan: aku mendengar Abu 
Shalih berkata: aku mendengar Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Allah melaknat pencuri yang mencuri telor maka tangannya harus 
dipotong, dan mencuri tali maka tangannya harus dipotong." 


Bab: Taubat si pencuri 


SAN PBL MSN LE ايو هپ ڪَ يو‎ SIA عب‎ AE 13 Ines SAS حد‎ 


NIA IA Ky SAE متايه َكلت‎ 
ا‎ Sea - SISA saé عله‎ LA 


6302. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah mengatakan: Telah 
menceritakan kepadaku Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Urwah dari 'Aisyah, 
bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memotong tangan seorang wanita. 
'Aisyah menuturkan; wanita tersebut di kemudian hari datang sehingga kulaporkan 
keperluannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka ia bertobat dan melakukan 
taubatnya dengan baik. 


PA 
1 Ww 


G ده‎ E 2 2 WA 2 ر ر .2م‎ 
Agé Ang خر امعم‎ La pa an KEREN SA محمد‎ BAE as 
Jun 33 Gg AN PAN AEA G AA ضِي‎ ea 


YA 24 Pa PA 1 7و‎ 9 2 24 rena 26 A 
AGEN js Ni kana ایگ عل آلا قر گرا بای یاوآ کر واو کر مو‎ 


NIA ASI A pa pa AS 
ABI AI NAK H3 هلهو هور‎ JUS هو‎ MAN Ie BAAK a AT 14 
> KAG AEAEE Ga A JÊNG ANAK 5 AN Pera aA 

BS ASAS 


6303. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi Telah 
menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari 
Az Zuhri dari Abu Idris dari Ubadah bin Ash Shamit radliallahu 'anhu mengatakan, aku 
berbaiat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama rombongan beberapa 
orang, maka Nabi bersabda: "Saya membai'at kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan 
sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian dan tidak 
mengada-adakan kebohongan yang kalian ada-adakan diantara tangan dan kaki kalian, dan 
janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf, barangsiapa diantara 
kalian yang memenuhi bai'atnya, maka pahalanya disisi Allah, dan barangsiapa diantara 
kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kaffarat baginya di 
dunia dan pensuci, dan barangsiapa Allah menutupinya, maka yang demikian terserah Allah, 
jika Allah berkehendak akan menyiksanya dan jika berkehendak akan mengampuninya." Abu 
Abdullah mengatakan; 'Jika pencuri bertaubat setelah tangannya dipotong, persaksiannya 
diterima dan setiap orang yang terkena hukuman had juga seperti ini, jika ia bertaubat, 
kesaksiannya diterima.' 


Bab: Orang-orang yang memerangi dari pemeluk kekafiran dan kemurtadan 


JA بنا ي‎ PA UAS Ats SA NAN BA 3567 SHALA 5 
iya Kb Laga PA Aa عدن و ولاب جزمي عن أي ضيالا‎ 


< 


LEAN UI Anal 3 AA YA NO PN PER AI 


Pd f 2 


07 “> 2 ET TAK ANG > ا‎ 2 1 Eat 2 
MA فقطعَ‎ aral اثار رم‎ Bean فصَحَُوافَارَتَدَواوَقتَلوارٌَعَاتَبَاوَاسَتَاقوا الب‎ 
PAE ع‎ o خسم‎ IP AA KASI 


6304. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Al 
Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Al Auza'i telah menceritakan kepadaku 
Yahya bin Abu Katsir mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Qilabah Al Jarmi dari 
Anas radliallahu "anhu mengatakan, beberapa orang dari kabilah 'Ukli menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menyatakan kelslamannya, tetapi mereka tidak cocok dengan 
iklim Madinah sehingga Nabi memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta sedekah 
untuk meminum air kencingnya dan susunya. Mereka melakukan perintah tersebut dan 
mereka pun sembuh. Namun mereka murtad dan membunuh penggembalanya, merampok 
unta-untanya. Maka Nabi mengutus (pasukan) untuk meyusuri jejak mereka sehingga 
mereka bisa ditangkap. Kemudian Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta 
mencongkel mata mereka, dan Nabi tidak menghentikan penghukuman terhadap mereka 
hingga mereka tewas. 


Bab: Nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam tidak menghentikan hukuman orang yang 
memerangi 


Ker RELA IN LA KIA 
SRA A AN 


6305. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalt Abu Ya'la telah menceritakan 
kepada kami Al Walid telah menceritakan kepadaku Al Auza'i dari Yahya dari Abu Qilabah 
dari Anas, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memotong tangan orang- 
orang bani 'Urainah dan tidak menghentikan penghukuman atas mereka, hingga mereka 
tewas. 


Bab: Orang yang murtad dan yang memerangi tak diberi minuman hingga tewas 
II a A 
ADI A NG Aa ÁI = ME ta 
SEM Adaa فوا بابل ر سول اله قاو اىم‎ PA PPN TN P 
TIARA ENAA Ja ken gaiii 
LG GSA 515 2: Has PAGA PTER Arsa LAN Ye As 


A 


14 


AN a As او‎ AG 5) ASS FAE ARR ES AR Aa 
AN رمي‎ 


ورسو 


6306. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il dari Wuhaib dari Ayyub dari Abu 
Oilabah dari Anas radliallahu "anhu, mengatakan: Sekelompok orang dari kabilah 'Ukl 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mereka pada awal mulanya disinggahkan di 
serambi masjid, namun mereka alergi dengan iklim Madinah. Maka mereka mengusulkan, 
"Ya Rasulullah, carikanlah air susu untuk kami." Nabi menjawab: "aku tak bisa berbuat apa- 
apa selain menyarankan kalian untuk mendatangi unta Rasulullah!" Lantas mereka pun 
mendatanginya, meminum air susunya dan air kencingnya hingga sehat dan gemuk. Tetapi 
mereka malah membantai penggembala dan merampok sekawanan unta-unta tersebut. 
seorang juru seru menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau mengutus pasukan 
untuk memburu jejak mereka. Belum juga siang berganti malam, mereka berhasil 
tertangkap. Maka Nabi memerintahkan diberi paku yang dipanaskan, kemudian beliau 
mencongkel mata mereka, memotong tangan-tangan dan kaki mereka, dan beliau tidak 
menghentikan penghukuman kepada mereka, kemudian mereka dibuang di harrah. Mereka 
minta minum namun tidak dipenuhi hingga tewas. Abu Oilabah mengatakan dengan redaksi: 
mereka mencuri, membunuh dan memerangi Allah dan Rasul-NYA. 


Bab: nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam mencongkel mata orang-orang yang 
memerangi 


yel AN AN SL ANE UN EL AE A E سوي‎ ARUS 


PER ANE ENI K3 


< At 


PA Se بلقا‎ kasad ISA 
SEN BEN AN بردو اقتو‎ SN ja GUN sal AI 0 


3 Pe 22 


ys لِك ابی صلی الله‎ 
FRESS TNIE FEON EA, SAN a BLN SR f Has das 
إِيِمَانيِمَوَحَارَبُوااللَهَوَرَسُولَهُ‎ f KAS ANAK 


6307. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari Abu Oilabah dari Anas bin Malik; ada sekelompok orang dari 
kabilah "Ukl --atau dia mengatakan kabilah 'Urainah, namun setahuku dia mengatakan 'Ukl- 
datang ke Madinah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk 
mendatangi sekelompok unta dan menyuruh mereka keluar dan meminum air kencing dan 
susunya. Mereka meminumnya hingga mereka sembuh, tetapi mereka membunuh 
penggembala dan merampok unta-unta itu. Berita ini sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dipagi hari. Serta merta beliau mengutus pasukan untuk memburu jejak mereka. 
Siang belum meninggi mereka pun berhasil ditangkap, dan Nabi memerintahkan mereka 
untuk dipotong tangan dan kakinya dan mata mereka dicongkel, kemudian mereka 
dihempaskan begitu saja di harrah, mereka minta minum namun tak dipenuhi. Abu Oilabah 
mengatakan: mereka adalah kaum yang mencuri, membunuh, kafir setelah iman dan 
memerangi Allah dan rasul-Nya. 


Bab: Keutamaan meninggalkan dosa 


PEN EA LEE عْمَرَ‎ SE LNG SA Sha 
aaa KAN A بعاصم نأب هر رمحن يي صل ال 9 ا رسام قال سبع‎ 


AR 4 
PAE AAN BAS ga Seda Gee ENAK G33 Se 
- 22 X - 2 GG 

ade Kei PAF TE KANDHAH الْمَسَجِدِوَرَ جلا‎ KAH 

A 7 4 و‎ ut ا‎ PG 
KESAH TE Sea 
6308. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah dari Ubaidillah bin Umar dari Khubaib bin Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim 
dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Ada tujuh golongan yang 
Allah melindungi mereka dalam lindungan-NYA pada hari kiamat, di hari ketika tiada 
perlindungan selain perlindungan-NYA, yaitu; imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam 
beribadah kepada Allah, seseorang yang senantiasa mengingat Allah saat sendiri sehingga 
matanya berlinang, seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, dua orang yang 
saling mencintai karena Allah, seseorang yang diajak berkencan oleh wanita bagsawan dan 
rupawan, namun ia menjawab; 'Saya takut kepada Allah', serta seseorang yang bersedekah 
secara sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu menahu terhadap amalan 
tangan kanannya." 


Anya TPG. NN روات‎ SA AS دنا يکر‎ 
ماك‎ sa مكو كلل مار‎ Sepat MISA IS SANGE Nahan Jane حازم‎ 
KENYAL Sai 


6309. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Bakar Telah menceritakan 
kepada kami Umar bin Ali -lewat jalur periwayatan lain- telah menceritakan kepadaku 
Khalifah telah menceritakan kepada kami Umar bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Abu 
Hazim dari Sahl bin Sa'd As Sa'idi, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa 
menjamin untukku keselamatan apa yang ada diantara kedua kaki dan apa yang diantara 
kedua jenggotnya, maka aku jamin untuknya dengan surga." 


Bab: Dosa orang yang berzina 


AA w: 


A lg PAL Bani g و کر عام‎ LK و‎ PUN ARA 
5 yaaa NG skala قا للا‎ ÊNGG SS EGA 
للا تقوم‎ Pala MASA Tes Ae da saleh aa ai IN 


Ca seb AAN A33 AN akak sal D Nga JG) ASI 


IM 


3 PN و و 2 2 رار چ‎ 0 
Austen .“ادر‎ 2 x Lo BA AN AN AK ع‎ 4 LA 
Am all y Isl sak س للخمسبر‎ JO يكو‎ LI جال و یکذ‎ AN 139 


6310. Telah memberitakan kepada kami Dawud bin Syabib telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Oatadah Telah mengabarkan kepada kami Anas mengatakan, Saya ceritakan 
kepada kalian sebuah hadits yang tak seorangpun sesudahku menceritakan kepada kalian, 
aku mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Hari kiamat tidak terjadi -atau ia mengatakan dengan 
redaksi: diantara tanda kiamat adalah- sehingga ilmu diangkat, kebodohan merajalela, 
khamer ditenggak, zina mewabah, (jumlah) laki-laki menyusut dan (jumlah) wanita 
melimpah ruah, hingga jika ada lima puluh wanita itu berbanding dengan seorang laki-laki." 


a Seng ف كار‎ A AA asia 
Jip الْمَبَدُحَِهَرْنِ وهو‎ das Man SISIEN عباس رضي‎ 
A EA 33 23 P 277 27 11 2 Ja GA, 574 A, 517 
تفىل وهو م مۇمنقال‎ sya a بو هو‎ jis BIN نرق نرقو هو مۇم و‎ 

2 


ar aa AA UE SIA NS aan KANG PES لان عباس‎ E ر‎ 


N 
N 
NG 


Ae NG SE aa SEE 


6311. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah mengabarkan 
kepada kami Ishag bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Al Fudhail bin Ghazwan dari 
Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam 
keadaan beriman, dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah 
ia meminum khamr ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan tidaklah dia 
membunuh sedang dia dalam keadaan beriman." Kata Ikrimah, saya bertanya kepada 'Ibnu 
'Abbas: 'bagaimana iman bisa dicabut padanya? ' ia menjawab: 'begini', sambil menjalinkan 
jari-jemarinya, kemudian ia keluarkan, 'maka jika ia bertaubat, iman itu kembali kepadanya, ' 
sambil ia menjalin jari jemarinya. 


A 6 


Tes PELAN هر‎ EN SE NE a NSA 


Da و ر‎ SN 27 ر‎ ah A Ng 2A JA 2-9 أذ‎ | “21 

NA‏ جين يڙ ن و هو مۇم نو لا gan‏ جين ga‏ ق و هو DAN Gea ja‏ جين يشر اوهو 
A PA AE E 24‏ 
افوا و 


6312. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Al A'masy dari Dzakwan dari Abu Hurairah mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman, dan 
tidaklah mencuri orang yang mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman, tidaklah ia 
meminum khamr ketika meminumnya dan ia dalam keadaan beriman, dan taubat terhampar 
setelah itu." 


Ag 823 KG AKA 2 ار وم ےچ‎ LA و‎ Pe 
KAN اتوي تك ا ومتصور‎ 


LA 


hájí n 


5-47 


i 


RAN GINE aka‏ قلت يارس 


2 
EY 
T 


MI 2 KA = 32 LA 8 r 
WAL WA Jaga As JAN JET ALIS 


PA 


IE َد اله قلت يار سول اله مىلە قا‎ KAN Bala ka Sri 


2 


.ص » Bgn r2 5 > P‏ م زد Gg‏ - م 
36 5 ته[ PANEAS EAEN C EKE RN‏ 
JBS a‏ 225223 


6313. Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya 
telah menceritakan kepada kami Sufyan mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 
Manshur dan Sulaiman dari Abu Wa'il dari Abu Maisarah dari Abdullah radliallahu 'anhu 
mengatakan, Saya bertanya, 'ya Rasullah, Dosa apa yang paling besar? ' Beliau menjawab: 
"engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Dia-lah yang menciptakanmu." 'kemudian 
apa? ' tanyaku. Beliau menjawab: "engkau membunuh anakmu karena khawatir akan makan 
bersamamu." Lanjutku: "kemudian apa? ' beliau menjawab: "engkau berzina dengan istri 
tetanggamu." Yahya mengatakan: dan telah menceritakan kepada kami Sufyan telah 
menceritakan kepada kami Washil dari Abu Wa'il dari Abdullah, saya bertanya: 'ya 
Rasulullah, ' dan selanjutnya semisal hadits diatas. Amru mengatakan: maka aku 
menyebutkannya kepada 'Abdurrahman yang telah menceritakan kepada kami dari Sufyan 
dari Al A'masy dari Manshur dan Washil dari Abi Wa'il dari Abu Maisarah ia mengatakan: 
'Biarkan dia, biarkan dia." 


Bab: Merajam orang yang telah menikah 


en ain قَالَمَعِعَتٌ‎ jaga 4 فلم‎ ACEEA KAG JANG 
شو لاله صل اع يوسا‎ LN PR TE NN 


6314. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Salamah bin Kuhail mengatakan; aku mendengar Asy Sya'bi 
menceritakan dari 'Ali radliallahu 'anhu; ketika dia merajam seorang wanita hari jumat, dia 
berkata; 'aku merajamnya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam.' 


Ya NGE sf و بان و رع‎ Ta, Par 2 SN ANI > م‎ 
جَمَرَسُو لالصلا‎ SIB NGANG Ba حَدَثنِي‎ 


- se 


A A PENA PEP MUA LIP AREE‏ اا ري 


1 


6315. Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Khalid dari Asy 
Syaibani, aku bertanya kepada 'Abdullah bin Abi Auwfa; 'Pernahkah Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam merajam? ' 'ya pernah' jawabnya. Saya bertanya lagi: 'apakah 
sebelum surat an-Nur diturunkan atau sesudahnya? ' dia menjawab: 'saya tidak tahu." 


As < 2 - 2 ور‎ GA ور‎ - AR 
عبد‎ o ea بد الله أ خر‎ 7 bn MA Jala ja BEA NA 


WA PA 


Pa 


2 دوي دام هه 


sa AOA anhs EMS‏ سول الله صل ال PAES‏ عَلَيَهِوَسَلَمَقَدْجِمَوَكَانَكَرَ 


ye 


N 
AJ 
— 


6316. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab mengatakan: telah 
menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jabir bin Abdullah Al Anshary, 
ada seorang laki-laki dari kabilah Aslam menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, ia 
menceritakkanya bahwa laki-laki itu telah berzina dan ia sendiri bersaksi empat kali, maka 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan untuk merajamnya, karena laki-laki itu 
telah menikah. 


Bab: Laki dan perempuan gila tidak dirajam 
5 > MAA 2 ر 1س ٢ر ر‎ ar Tin وه ع‎ : SANA 2 ر ووت‎ AA UNA 
aa A ب سَلمَهوَسَعِيدِبّنٍ‎ Sela P حدتنا يحيى بن ڊ رحد لليّث‎ 


DAN‏ يرَكَرَضِيَالُحَنْهُكَالَ JAM giz E MEEN‏ وَهُوَ الْمَسَجِدِقَنَادَامْكَقَالَيَا 


ر ر AS‏ اس Pa‏ 


FE DESA PN‏ رد ا ل شَهَادَاتِدَعَاهُ 


Z 


SEA صل‎ LAN NIIAN ENEMA NING Li ja : EN LAN 
pu SEA کک قال انشا‎ 


EAS a11 


mena Tea Pepe SAN LK 


6317. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu mengatakan: Seseorang mendatangi Rasulullah yang ketika itu sedang 
berada di masjid. Dia menyeru beliau dan berkata: 'Aku telah berzina." Rasulullah berpaling 
darinya tetapi dia tetap mengulanginya sebanyak empat kali, setelah ia bersaksi empat kali 
atas dirinya, maka Nabi shallallahu "alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya, "apakah 
kamu mengalami sakit gila?" 'Tidak' jawabnya."Kamu sudah menikah?" Tanya Nabi. 'Ya 
jawabnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "pergilah kalian bersama orang 
ini, dan rajamlah ia!" Ibnu Syihab mengatakan: kemudian orang yang mendengar Jabir bin 
Abdullah mengabariku, dan Jabir berkata; 'Aku diantara yang merajamnya, kami 
merajamnya di tanah lapang. Setelah dia terkena lemparan batu, dia melarikan diri, maka 
kami menangkapnya di Harrah dan kami merajamnya.' 


Bab: Pezina hukumannya batu (rajam) 
IA aa KEL ابن شهاب‎ IE Ea APA AN 


BANGKA P‏ صل kaa yee‏ هُوَلَكَيَاعَبَدُ AA eg patu‏ اش وات مه 
Peak RSA SS AL‏ 


6318. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, Sa'd dan Ibnu 
Zam'ah bersengketa, lantas Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Anak laki-laki itu 
milikmu hai Abd bin Zam'ah, karena anak itu milik pemilik kasur, dan berhijablah engkau 
darinya ya Saudah!" Sedang Outaibah menambah redaksi kepada kami dari Al Laits; "dan 
bagi pezina adalah batu." 


nga NABA NEH 2 قال سيعت آباهر:‎ 33 AGENG NE Ka KAG JANG 
d pad a aa 


6319. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad, dia berkata; aku mendengar Abu Hurairah 


menuturkan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "anak bagi pemilik kasur dan bagi 
pezina adalah batu” 


Bab: Merajam di lantai (tanah) 


0 2, <í 2 2 2 00 2 s 
عَنَّ‎ Can BANI SA ا‎ Seni aii 6 DOEL ENDE ANG 
# 


Z 227 
Te 
wé 


0 س رر‎ Pa Pa Ta LAN AA 
5a ديو و‎ gen a AN Na Pe 


BUKET gak igal حبار اا حدثّو‎ ANG CS 33 ك‎ 


La GA Fakes spt PA EE راو‎ Tal Ara 2 Ri 
yaa ل‎ Ug jaban جم حت‎ NT BEAN CAME EA 


Bara 3 الوذ‎ EN ALI LAH ع‎ AN 


6320. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Karamah telah 
menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad dari Sulaiman telah menceritakan kepadaku 
Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam diserahi laki-laki yahudi dan wanita yahudi yang berzina, lantas 
beliau mengatakan kepada orang-orang yahudi: "Hukum apa yang kalian temukan dalam 
kitab suci kalian?" Mereka menjawab; 'Biarawan-biarawan kami biasanya menghukum 
mereka dengan menghitami wajahnya, kemudian dinaikkan keatas kendaraan, dengan 
punggung saling membelakangi.' Abdullah bin Salam menyela; 'ya Rasulullah, ajaklah mereka 
untuk berhukum dengan kitab taurat.' Kitab taurat pun didatangkan, kemudian salah 
seorang dari mereka menutupi ayat-ayat yang menetapkan hukum rajam dengan tangannya 
sehingga yang ia baca hanyalah tulisan sebelum atau sesudahnya, maka Abdullah bin Salam 
menegur; 'angkat tanganmu! ' Maka ayat yang berisi perintah rajam pun kelihatan dibawah 
tangannya. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pun memerintahkan keduanya untuk 
dirajam, maka hukuman itu pun di laksanakan. Ibnu Umar mengatakan; keduanya dirajam di 
lantai, dan kulihat si yahudi membungkukkan punggungnya untuk melindungi teman 
kencangnya. 


Bab: Merajam di tanah lapang 


LA 


SAY 55 Sean NA ASAS Pan NE حَدَدنِي مَحَمُوةُ‎ 


Pa NGABA PANG 8 ارت ور‎ Gaii 
NG IS di ka pané Pat DI NGING agam EA 
4 7 A 4 2 هه‎ > 


hatiin Ža sa‏ قلا لته حجار ةف 3G‏ )253 جم گی GA AANG‏ لَه 


A Pd 


r 


ISA MIA IG BEA 2 قل وران‎ Na 
YIG Ss ا‎ SN 


6321. Telah menceritakan kepadaku Mahmud telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazaq 
Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir, ada 
seorang laki-laki dari kabilah Aslam menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengakui 
perzinahannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpaling darinya hingga ia bersaksi empat 
kali atas dirinya. Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bertanya: "Apa kamu terkena penyakit 
gila?" 'Tidak, jawabnya."Apa kamu sudah menikah?" Tanya Nabi. 'ya, ' Jawabnya. Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam pun menyuruh untuk merajamnya, dan dilangsungkan di tanah 
lapang. Tatkala ia merasakan kesakitan karena lemparan batu, ia kabur. Kemudian ia 
ditangkap dan dirajam hingga meninggal. Dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengomentari orang itu dengan ucapan-ucapan baik dan menyalatinya. Sedang Yunus dan 
Ibnu Juraij dari Az Zuhri tidak mengatakan; "beliau menyalatinya.' Abu Abdullah pernah 
ditanya; apakah lafadz; 'maka menyalatinya' itu benar? ' dia menjawab; 'hadits ini 
diriwayatkan Ma'mar.' Dan ia ditanya; 'Apa selain Ma'mar meriwayatkannya? ' 'Tidak" 
Jawabnya. 


Bab: Seseorang melakukan dosa yang sepatutnya dihukum, lantas imam mengabari 
tak ada hukuman 


6 AN 3 اله حم ر و اش‎ 57 2 A Tan Gaara 31: 22 NGANG AL ANNA 
TAA من توي سير ار من عن قل هرا ير رحسي‎ tie ti Bat حدننا قتيبه حد‎ 
Lar 2 A 


EMTEA JAN ka saé SENA رَسُو‎ ÊNGG 5 تفي‎ AE 
بن الْحَارِثْعَنٌ‎ jak سِتِينَمِ سكين وَكَالَاللَيَُعَنَ‎ ga BIEI. sane kat ja 


a 
$ و بير ساس‎ 


SAE KN AE ES 3 a a انار ع أ‎ 
Saja AE SING NG الْمَسَجِدٍ مسجد قال احرَقتقال م‎ Gala ya NAN 


14 


si SEE an aei Wa Pen AA 


ت 


GIS ARI JENIS SA GNI da sale TAG AN AAN hu‏ قالع 
ra‏ متي Mi KAN ASU‏ الْحَدِيتٌ abi) 56 SN‏ أَهْلَكَ 


6322. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ada 
seorang laki-laki menyetubuhi isterinya di bulan Ramadhan, maka ia bertanya kepada 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, tetapi Nabi bertanya: 'Apa kamu mempunyai seorang 
budak? ' 'Tidak' Jawabnya. Tanya Nabi: 'Apa kamu bisa berpuasa dua bulan berturut-turut? ' 
'Tidak' jawabnya. Nabi bersabda: "kamu beri makan enam puluh orang miskin." Dan Al Laits 
mengatakan dari 'Amru bin Al Harits dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari Muhammad bin 
Ja'far bin Zubair dari 'Abbad bin 'Abdullah bin Zubair dari 'Aisyah dengan redaksi, ada 
seorang laki-laki mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam di masjid dan mengatakan: 
'Aku terbakar? ' Nabi bertanya: "kenapa bisa demikian?" ia menjawab: 'aku telah 
menyetubuhi isteriku di siang ramadhan." Nabi berujar, 'bersedekahlah! ' Orang tadi 
menjawab: 'Saya tak punya apa-apa! ' Lantas ia duduk dan didatangi seseorang yang 
menuntun keledai sambil membawa makanan. -Abdurrahman mengatakan 'Saya tidak tahu 
apakah ia menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ataukah tidak.- maka Nabi berujar, 
"Mana orang yang terbakar tadi?" Orang itu menjawab: 'aku orangnya! ' Nabi berujar: 
"Ambil ini dan sedekahkanlah! ' Orang tadi menjawab, 'Untuk orang yang lebih 
membutuhkan daripada aku? Sungguh keluargaku tak punya makanan! ' maka Nabi 
bersabda: "makanlah." Abu Abdullah mengatakan, hadits pertama lebih jelas yaitu dengan 
sabda beliau Shallallahu'alaihiwasallam: "Berilah makanan untuk keluargamu!" 


Bab: Mengakui melakukan pelanggaran dan tidak menjelaskan, apakah imam 
menutup-nutupi? 


5 


a PENANG ANE AS‏ وي دنا 
KE abah‏ ا قال ME SIS‏ : 
Lea WELAS 53623 MA AA AIM, HING 20652‏ 
sa mF ajaen dassi Pat Dea AAN‏ 


2 
Z - 
ED Ga 


و 4 0 #4 2 £ ر کے 4 
NGGEH‏ ارول BELLA‏ ككاب الله 


se A 


s6 


NENG jags ás 


6323. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Quddus bin Muhammad telah menceritakan 
kepadaku 'Amru bin 'Ashim Al Kalbi telah menceritakan kepada kami Hamam bin Yahya telah 
menceritakan kepada kami Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik radliallahu 
'anhu, mengatakan; aku berada di dekat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, seorang laki-laki 
mendatangi beliau dan berujar: 'ya Rasulullah, Saya telah melanggar hukum had, maka 
tegakkanlah atasku! ' Nabi tidak menanyainya. Ketika tiba waktu shalat pun, ia pun ikut 
shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Selesai Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mendirikan shalat, laki-laki itu menemuinya dan berkata; 'ya Rasulullah, aku telah melanggar 


had, maka tegakkanlah atasku sesuai kitabullah." Nabi bersabda: "Bukankah engkau shalat 
bersama kami?" 'Benar' Jawabnya. Nabi bersabda: "Allah telah mengampuni dosamu -atau 
dengan redaksi-mengampuni hukuman had (yang menimpa) mu." 


Bab: Apakah imam mengatakan kepada yang mengaku zina "Mungkin kamu hanya 
memegang, dan mungkin hanya mencium! 


Pria يقال‎ NG بن جر ير‎ b aa AAA BAE Si 
Kas IS ANN AN AAN S 


لَعَلْكَقَيَلْتَأَوَعَمَوَتَأَوَنَظرَتَقَالَلايَارَسُو AWAS, SISA‏ بِرَجَمَه 
Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi Telah menceritakan‏ .6324 
kepada kami Wahb bin Jarir telah menceritakan kepada kami Ayahku ia mengatakan, aku‏ 
mendengar Ya'la bin Hakim dari 'Ikrimah dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma mengatakan:‏ 
'Ketika Ma'iz bin Malik menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi bertanya: "bisa jadi‏ 
kamu hanya sekedar mencium, meremas, atau memandang!" Ma'iz menjawab, "Tidak ya‏ 
Rasulullah! ' -beliau bertanya lagi: "apakah kamu benar-benar menyetubuhinya?" -beliau‏ 
tidak menggunakan bahasa kiasan.- maka pada saat itu dia pun dirajam.‏ 


Bab: Imam bertanya kepada pelaku zina 'Apa kamu sudah menikah?" 


PARA 


TAT a gael KENNE قال‎ APAN 
Ia Ea > phaea 8 KAP YA ME e GAN الْمَسَحِد‎ 
f SEM Pegal SEA G PALA iban Au $ 


P 
IM 
2 LA w a11 


SI NG ala aé صلی الله‎ Ah Lisa a Sg. SAM 53 


> 


ANE 


ai eta 


Sa 


MEI PA Na CAN رَسول اله قال‎ Nama DAN 


2 يو‎ a11 


A 2 5 
PES BT, A3 EN PEH A JH esa ja V Sana ag 


6325. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair mengatakan, telah menceritakan 
kepadaku Al Laits telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab 
dari Ibnu Al Musayyab dan Abi Salamah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam didatangi oleh seseorang yang ketika itu beliau tengah berada di 
masjid. Orang itu memanggil-manggil; 'Ya Rasulullah, aku telah berzina' -maksudnya dirinya 
sendiri--. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memalingkan mukanya, namun orang itu 
mendatangi dari arah mukanya yang lain dan berujar; 'Ya Rasulullah, aku telah berzina! ' 
Nabi tetap berpaling, namun orang itu datang lagi dari sebelah muka beliau yang 


sebelumnya dipalingkan. Dikala ia sudah bersaksi empat kali, Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam memanggilnya dan bertanya, "Mungkin kau terkena penyakit gila?" "Tidak, ya 
Rasulullah' Jawabnya. Nabi bertanya: "Kamu sudah menikah?" 'Iya, ya Rasulullah" Jawabnya. 
Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "bawalah orang ini dan rajamilah!" Ibnu 
Syihab mengatakan: Telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar Jabir, ia 
mengatakan, 'Aku diantara orang-orang yang merajamnya, dan kami merajamnya di tanah 
lapang. Dikala ia merasa kesakitan karena lemparan batu, ia kabur hingga kami 
menangkapnya di Harrah, dan kami meneruskan merajamnya.' 


Bab: Mengaku berzina 


Kiai. AN AN A Alas NG, MASAK YUSA HE cis 


LANANG جل‎ Barang yura Je NGANG NE ويدب‎ Bp 


AH TES u Ge Nak NS فام خَصَمَهُوَ‎ BANAL KS 
JIN ii SEL Bas gah PA كَانَعَسِيفًاعَلَ‎ 


33 

2»? 

LA 
- 


Pera 


Al 5 TN AA AT. BATA ابي جلد ماو غريب ڪام و على‎ Ea A 
AA SAN A Da وكيا‎ ba AG Ska aa ليع تقيي‎ F 
IFON N FERIS یکلا‎ SALIH en GBLA 

WS A MN SEA a ARA قر‎ 
S3 


6326. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan mengatakan, kami menghapalnya dari orang yang berada di majlis Az Zuhri 
mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah ia mendengar Abu Hurairah dan Zaid 
bin Khalid mengatakan, Kami disisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki- 
laki datang dan berujar: 'Saya bersumpah atas nama Allah kepadamu, putuskanlah perkara 
diantara kami dengan kitabullah.' Lantas berdirilah lawan sengketanya yang lebih fagih dari 
dia dan berkata: 'Putuskanlah diantara kami dengan kitabullah, dan izinkanlah aku untuk 
bicara." Nabi berkata: "bicaralah". Lanjutnya: 'Anakku menjadi pekerja laki-laki ini, kemudian 
anakku berzina dengan isterinya, maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan 
satu pembantu, kemudian aku bertanya kepada beberapa ahli ilmu, mereka mengabariku 
bahwa anakku berkewajiban didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang 
isterinya harus dirajam.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang 
jiwaku berada di Tangan-Nya, aku akan memutuskan diantara kalian dengan kitabullah yang 
agung sebutan-Nya. seratus ekor unta dan pembantu dikembalikan kepadamu, anakmu di 
cambuk sebanyak seratus kali dan disaingkan selama setahun, dan pergilah Unais Al Aslami 
ke istri orang ini, jikau dia mengakuinya, maka rajamilah dia." Unais akhirnya pergi menemui 
istri orang tersebut, dan dia mengakuinya, maka ia merajamnya.' Saya bertanya kepada 
Sufyan; apakah dia tidak berkata, 'mereka mengabariku bahwa anakku terkena rajam? ' 


Sufyan menjawab, 'keraguanku itu berasal dari Az Zuhri, maka terkadang saya katakan dan 
terkadang saya tinggalkan' 


TEE ابنِعَبَاسِرَضِيَ‎ EA AE RE SAMA CEK Pap عبد‎ on Ke 


ASIA A Besa ديلو‎ Sani MAN ab IG 


A 


A. 


A 27 


NIS SEA AS وو‎ A EE PAI em: Aan AI 
SAS Sa Pe 53 É EBE JAGEN 


6327. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri dari 'Ubaidullah dari Ibnu 'Abbas radliyallahu'anhuma, mengatakan; 
Umar mengatakan; "aku khawatir jika waktu telah berlalu sekian lama, kemudian ada orang 
yang mengatakan: 'kami tidak menemukan rajam dalam kitabullah.' Sehingga mereka 
tersesat dengan meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan, ketahuilah bahwasanya rajam 
adalah keharusan bagi yang berzina dan telah menikah, ada bukti yang menguatkan, atau 
ada kehamilan atau ada pengakuan." Sufyan mengatakan, demikian aku menghafalnya: 
(Umar berkata:) "ketahuilah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah 
merajam, maka kami pun merajam sepeninggalnya." 


Bab: Perajaman wanita hamil karena zina jika telah menikah 


Penga اهيبن سعد سَعْدِعَنَصَالِء‎ AN SALAM يز‎ AE 200 


gada yaan AN AÉ‏ عن نبي ea Ja AEE JE‏ لاجر نوم عن الخ 
KAA 5 mA ja BO‏ عْمَرَ KTA 33 Na GA‏ 


€ A 


: a e a SN NG اومن‎ 


JINÊ ma AG : SISA) Kolis aas ENG GAN BEE AE SG 


4 04 رو ره‎ ٠ ور و‎ 4 Pa 1G - 
لکن‎ bam $ Par: pai pet en 


HYANG sa 225 KAA Es يَجْمَعْرَعَا الاس‎ Eta Ga ANE Ik EA KAYA 


Yes akan JG DEE ABI Ai HER a pE sii a 


Padi 


2072 


TA 


4 


MERA Ani Se Jala sa TN وه‎ AN مو شاو‎ 
JENG يحيو‎ SINI JAN SEKALI AS ASN saka Ja 


pét? ANG aa adhah aaa kad NG A TANG ÁN GUN ES Yaa ya 


a Pa 


LS AAA عَحِينَرَاعَتٌ‎ SA 335 KR > عقب ذي الْحَجَدَكَلمَا‎ pana sa an 


é MUKA PELNI 3 FS 3 AA‏ تمسر کبټي ر کبکۀ 


LA 


a ae ang PIA 
ER PINE A عَإنَوَكَالَمَاعَسَيت‎ BOGA ليقو ات‎ 
مدقا اپل‎ Kie EA kans 13 NS YANG SALAT < لف‎ KAN ES AÉ 


KN 


IERRA و و‎ lê ab يدي جل‎ aka ING Aksi 
ر 5 7 0 2 ره‎ 
BEAN نیک ذب‎ DS JANG NG AAN j EGE 


IM 


SKS SI ريا ك‎ lu Gadis 


Jan LE IK sesat Par ال‎ aa Ea 


4 F: - 4 56 
SES San Sa JIAN a NANG جرفي‎ NGA a 5 Jah 
ALASAN AA ea SEA R c اران ا‎ a SANG » 2 4 
GAS UAS ENI كَانَالحَبَلأ‎ 31 ee Bek 
A a e a Aa : 
f Ai عَبُواعَنَ‎ FE SS CE : PENIS tali فيمَاد‎ 
EA train ara | a A F- p | 
ر 222 و د مه‎ A GA وقول‎ 


SAE وه یما بكر‎ SESI يقو‎ A Sa Age 


گات Wg naa‏ من قط Na ai‏ نکر نباي 
Yaa iioa ia AE‏ مايه EE RA PELAN‏ 
ANG NG AA Ya MEA RS SANG Pine CAS‏ قاو A AAN‏ رهف سَقيقَةبنِي 
kaganti ANGE A‏ وَاجْكَمَعَالْمُهَاجِدُونَإِلَ ای کر Giy SEE‏ 
AAA San, SEA AS Nina YA AA Alan XS‏ جُلانِ 
CA PE aU Ea AGAN is Bae su Soe‏ 
D PAREA da A F PN AANG AAN 2 NA‏ 
AN a Vir DA a A AA‏ 


LA و‎ A A A A 


Karin PA GE SG el MBA UB ابو‎ JNE 


Pr 


Dad 382 


- f و رو‎ 4 a A (na 
In oa 3 A SI Ai 


55 3 A 2م‎ A س‎ 
SS NG KESAN pal PANEN AWARD 55) 33 An 

م و Ê PP‏ ر ,42 4A & "ep‏ ل ب 2 7 ورو هه ير 
ina‏ أر يد KUA‏ مدأ بكرو UBS a ag‏ 
A MA Ganga Si e‏ م skao‏ 4 عو ر 
si‏ أن تكلم قال أبُو بكر عَلَ Inda an Aan Eh SOAL‏ 


AA 


Tadi 5 AK 


JI ANT spe AN قرو اله ماكر من‎ 
AS NAN ANA 251 IA Ae فكع من‎ IA 
SPAN PANEN AR en AS bagi 
SESI IE SAE ةماقال‎ PBS IE ج و هو‎ AI SE IN 


Z 
o gA 


کر ع a Aing‏ مول رتفي 


P 


A LA 


AH MA A A 


Pa - 
2 -$ 7 4 JA 
la) AA ذلك من‎ LN P 
و‎ 
4 2 


bela A3 SANA Ma HIS IK Sein PAG 


2 Lah NA A < Pai 3 رر‎ 2 3 < 
IE A3 b SS IN EA Jala Si kiai 


TEA RAP Pa GAM KAN IG kaa PA haha jih 


ر سار 2 


Ga D PIALA IS A3 RA Abd JUS a 


LA 
AG 


AN D (ANE BEN As وَجَدْنَافِيمَاحَصَرََامِنَآمْرِ‎ 
2 رم‎ Sad ZÂ A <4 27 E 2. A 2 P 
Ñ; 0 = 3 e EA NA جلا ممه‎ yaa? 


56 2132 AL TA 2 aanp a م‎ 
PERASA SEN MAL Emak at oa HE IE 


6328. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan 
kepadaku Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 
'Utbah bin Mas'ud dari Ibnu 'Abbas mengatakan: aku menyampaikan petuah-petuah untuk 
beberapa orang muhajirin yang diantara mereka adalah 'Abdurrahman bin Auf, ketika aku 
berada di persinggahannya di Mina dan dia bersama Umar bin Khattab, di akhir haji yang 
dilakukannya. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf kembali kepadaku dan mengatakan: 'sekiranya 
engkau melihat seseorang yang menemui amirul mukminin hari ini, orang itu mengatakan: 
'Wahai amirul mukminin, apakah engkau sudah tahu berita si fulan yang mengatakan, 
'sekiranya Umar telah meninggal, aku akan berbaiat kepada fulan, pembaiatan Abu Bakar 
ash Shiddig tidak lain hanyalah sebuah kekeliruan dan sekarang telah berakhir." Umar serta 
merta marah dan berujar, "Sungguh sore nanti aku akan berdiri menghadapi orang-orang 
dan memperingatkan mereka, yaitu orang-orang yang hendak mengambil alih wewenang 
perkara-perkara mereka.' Abdurrahman berkata: maka aku berkata: 'Wahai amirul 
mukminin, jangan kau lakukan sekarang, sebab musim haji sekarang tengah menghimpun 


orang-orang jahil dan orang-orang bodoh, merekalah yang lebih dominan didekatmu 
sehingga aku khawatir engkau menyampaikan sebuah petuah hingga para musafir yang suka 
menyebarkan berita burung yang menyebarluaskan berita, padahal mereka tidak jeli 
menerima berita dan tidak pula meletakkannya pada tempatnya, maka tangguhkanlah 
hingga engkau tiba di Madinah, sebab madinah adalah darul hijrah dan darus sunnah yang 
sarat dengan ahli fikih para pemuka manusia, sehingga engkau bisa menyampaikan petuah 
sesukamu secara leluasa dan ahlul ilmi memperhatikan petuah-petuahmu dan 
meletakkannya pada tempatnya.' Umar menjawab: 'Demi Allah, insya Allah akan aku lakukan 
hal itu diawal kebijakan yang kulakukan di Madinah.' Kata ibnu Abbas, Maka kami tiba di 
Madinah setelah bulan Dzulhijjah, begitu hari jumat kami segera berangkat ketika matahari 
condong hingga kutemui Sa'id bin Zaid bin 'Amru bin Nufail yang duduk ke tiang minbar, aku 
duduk di sekitarnya yang lututku menyentuh lututnya, tak lama aku menunggu hingga 
datanglah Umar bin Khattab, begitu aku melihat dia datang, saya katakan kepada Sa'id bin 
Zaid dan Amru bin Nufail: "Sore ini sungguh Umar akan menyampaikan sebuah pesan yang 
belum pernah ia sampaikan sebelumnya semenjak dia diangkat menjadi khalifah,." Namun 
Sa'id mengingkariku dengan mengatakan, 'Semoga kamu tidak kecela, Umar menyampaikan 
pidato yang belum pernah ia sampaikan sebelumnya.' Kemudian Umar duduk diatas minbar. 
Ketika juru-juru pengumuman telah diam, Umar berdiri memanjatkan pujian yang 
semestinya bagi-NYA, kemudian dia berkata; 'Amma ba'du, saya sampaikan maklumat 
kepada kalian yang telah ditakdirkan bagiku untuk menyampaikannya, saya tidak tahu 
mungkin pidato ini adalah menjelang kematianku, maka barangsiapa mencermatinya dan 
memperhatikannya dengan baik-baik, hendaklah ia menyampaikannya hingga ke tempat- 
tempat hewan tunggangannya pergi, dan barangsiapa yang khawatir tidak bisa 
memahaminya, tidak aku halalkan kepada seorang pun untuk berdusta kepadaku. 
Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam dengan 
membawa kebenaran, dan telah Allah turunkan al Qur'an kepadanya, yang diantara yang 
Allah turunkan adalah ayat rajam sehingga bisa kita baca, kita pahami dan kita cermati, 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah melaksanakan hukum rajam, maka kita pun 
harus melakukan hukuman rajam sepeninggal beliau, aku sedemikian khawatir jika zaman 
sekian lama berlalu bagi manusia, ada seseorang yang berkata: 'Demi Allah, kami tidak 
menemukan ayat rajam dalam kitabullah, ' kemudian mereka tersesat dengan meninggalkan 
kewajiban yang Allah turunkan, padahal rajam menurut kitabullah adalah hak (benar) bagi 
orang yang berzina dan ia telah menikah baik laki-laki maupun perempuan dan bukti telah 
jelas, atau hamil atau ada pengakuan, kemudian kita juga membaca yang kita baca dari 
kitabullah, janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian, sebab membenci ayah kalian adalah 
kekufuran -atau Umar mengatakan dengan redaksi: 'Sesungguhnya ada pada kalian 
kekufuran jika membenci ayah-ayah kalian- kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "janganlah kalian memujiku berlebihan sebagaimana Isa bin maryam dipuji, 
katakanlah bahwa aku hanyalah hamba Allah dan rasul-NYA, " kemudian sampai berita 
kepadaku bahwa seseorang diantara kalian berkata: 'Sekiranya Umar telah meninggal maka 
aku akan berbaiat kepada fulan, janganlah seseorang tertipu dengan yang mengatakan, 
'hanyasanya pembaiatan Abu Bakar kebetulan dan sudah selesai, ' ketahuilah, pembaiatan 
itu memang telah berlalu, namun Allah menjaga keburukannya, ketahuilah bahwa orang 
yang mempunyai kelebihan diantara kalian, yang tak mungkin terkejar kelebihannya, ia tak 
akan bisa menyamai kelebihan Abu Bakar, barangsiapa berbaiat kepada seseorang tanpa 
musyawarah kaum muslimin, berarti ia tidak dianggap dibaiat begitu juga yang 
membaiatnya, yang demikian karena dikhawatirkan keduanya akan dibunuh. Diantara berita 
yang beresar di tengah kita adalah, ketika Allah mewafatkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 


Shallallahu'alaihiwasallam, orang-orang anshar menyelisihi kami dan mereka semua 
berkumpul di Sagifah bani Sa'idah, dan Ali serta Zubair menyelisihi kami serta siapa saja yang 
bersama keduanya, dan orang-orang muhajirin berkumpul kepada Abu Bakar, maka aku 
katakan kepada Abu Bakar: 'Wahai Abu Bakar, mari kita temui kawan-kawan kita dari 
Anshar, ' maka kami berangkat untuk menemui mereka, tatkala kami telah mendekati 
mereka, dua orang shalih diantara mereka menemui kami dan mengutarakan kesepakatan 
orang-orang, keduanya berkata: 'Kalian mau kemana wahai orang-orang muhajirin? ' kami 
menjawab, 'Kami akan menemui ikhwan-ikhwan kami dari anshar.' Keduanya berkata, 
'Jangan, jangan kalian dekati mereka, putuskanlah urusan kalian." namun aku katakan: 'Demi 
Allah, kami harus mendatangi mereka', maka kami pun berangkat hingga mendatangi 
mereka di Sagifah bani Sa'idah, ternyata disana seorang laki-laki yang berselimut kain 
ditengah-tengah mereka, saya pun bertanya, 'Siapakah ini? ' Mereka menjawab: 'Ini Sa'd bin 
Ubadah.' Saya bertanya: 'kenapa dengannya? ' Mereka menjawab: 'Dia tengah sakit dan 
mengalami demam yang serius.' Tatkala kami duduk sebentar, juru pidato mereka bersaksi 
dan memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang semestinya bagi-NYA, kemudian 
mengatakan: "Amma ba'd. Kami adalah penolong-penolong Allah (ansharullah) dan laskar 
Islam, sedang kalian wahai segenap muhajirin hanyalah sekelompok manusia biasa dan 
golongan minoritas dari bangsa kalian, namun anehnya tiba-tiba kalian ingin mencongkel 
wewenang kami dan menyingkirkan kami dari akar-akarnya." Tatkala juru pidato itu diam, 
aku ingin berbicara dan telah aku perindah sebuah ungkapan kata yang menjadikanku 
terkagum-kagum dan ingin aku ungkapkan di hadapan Abu Bakar, yang dalam beberapa 
batasan aku sekedar menyindirnya. Tatkala aku ingin bicara, Abu Bakar menegur: 'Sebentar! 
' Maka aku tidak suka jika niatku menjadikannya marah! Maka Abu Bakar berbicara yang dia 
lembut daripadaku dan lebih bersahaja. Demi Allah, tidaklah dia meninggalkan sebuah kata 
yang aku kagumi dalam susunan yang kubuat indah selain ia ucapkan dalam pidato 
dadakannya yang semisalnya atau bahkan lebih baik hingga dia diam. Kemudian dia 
mengatakan, 'Kebaikan yang kalian sebut-sebutkan memang kalian penyandangnya dan 
sesungguhnya masalah kekhilafahan ini tidak diperuntukkan selain untuk penduduk guraisy 
ini yang mereka adalah pertengahan dikalangan bangsa arab yang nasab dan keluarganya, 
dan aku telah meridhai salah satu dari dua orang ini untuk kalian, maka baiatlah salah 
seorang diantara keduanya yang kalian kehendaki." Kemudian Abu Bakar menggandeng 
tanganku dan tangan Abu Ubaidah bin Al Jarrah, dan dia duduk ditengah-tengah kami. Dan 
tidak ada yang aku benci dari perkataannya selainnya. Demi Allah, kalaulah saya digiring 
kemudian leherku dipenggal dan itu tidak mendekatkan diriku kepada dosa, itu lebih aku 
sukai daripada aku memimpin suatu kaum padahal disana masih ada Abu Bakar ash Shiddig, 
Ya Allah, kalaulah bukan karena jiwaku membujukku terhadap sesuatu pada saat kematian 
yang tidak aku dapatkan sekarang, rupanya ada seorang berujar: 'Aku adalah kepercayaan 
anshar, berpengalaman, cerdas dan tetua yang dihormati, kami punya amir dan kalian juga 
punya amir tersendiri, wahai segenap guraisy! ' Spontan kegaduhan terjadi seru, suara 
sangat membisingkan, hingga aku memisahkan diri dari perselisihan dan kukatakan: 
"Julurkan tanganmu hai Abu Bakar! ' Lantas Abu Bakar menjulurkan tangannya, dan aku 
berbaiat kepadanya, dan orang-orang muhajirinpun secara bergilir berbaiat, kemudian orang 
anshar juga berbaiat kepadanya, lantas kami melompat kearah Sa'd bin Ubadah sehingga 
salah seorang diantara mereka berujar: 'Kalian telah membunuh Sa'd bin Ubadah? ' Kujawab 
'Allah yang membunuh Sa'ad bin Ubadah.' Umar melanjutkan: 'Demi Allah, tidaklah kami 
dapatkan urusan yang kami temui yang jauh lebih kuat daripada pembaiatan Abu Bakar, 
kami sangat khawatir jika kami tinggalkan suatu kaum sedang mereka belum ada baiat, 
kemudian mereka membaiat seseorang sepeninggal kami sehingga kami membaiat mereka 


diatas suatu hal yang tidak kami ridhai, atau kita menyelisihi mereka sehingga terjadi 
kerusakan, maka barangsiapa yang membaiat seseorang dengan tanpa musyawarah kaum 
muslimin, janganlah diikuti, begitu juga orang yang di baiatnya, karena dikhawatirkan 
keduanya terbunuh." 


Bab: Pezina yang belum menikah dicambuk dan diasingkan 


2 


AN ANI MENERIMA AS Isl EN BL 
BEN pan a AA sae MEA Yes AE Bes 


2 


WEI ELANG gat KN ڪام قال ا شه اپ و اَي‎ nA 
ال‎ 


6329. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
'Abdul "Aziz telah mengabarkan kepada kami Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin "Abdillah bin 
'Utbah dari Zaid bin Khalid Al Juhani mengatakan: 'Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera 
seratus kali dan diasingkan selama setahun.' Kata Ibnu Syihab, dan telah mengabarkan 
kepadaku ' 'Urwah bin Zubair bahwa Umar bin Khattab pernah mengasingkan (pelaku zina), 
dan yang demikian menjadi sunnah. 


i a aa en aa AN as 


“NN 


es 


An at PA‏ ته د س e‏ م tiara‏ ا اقرع TA ge‏ 7 م ا اس 


6330. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan orang yang berzina dan dia 
belum menikah dengan mengasingkan selama setahun dan menegakkan hukuman had 
baginya. 


Bab: Mengasingkan pelakukan kemaksiatan dan waria 


TEE MEA Kel PA Sa Sis اهم‎ ANA A53 


2 


LA 
2 


2 us س‎ PELE - و‎ KA 22 ر ےا او و‎ 
bap جو‎ AJE Ga EH SI ALAN ya BIANG 


< 2ر ر‎ NENG KE AA 5 22 
6331. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 


Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 
'anhuma mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam melaknat laki-laki yang menyerupai 


wanita (waria) dan perempuan yang menyerupai laki-laki, dan beliau mengatakan: "Usirlah 
mereka dari rumah-rumah kalian, "lalu beliau mengusir si fulan dan Umar mengusir fulan. 


Bab: Selain imam memerintahkan menegakkan hukuman 


2 


رَجُلامِنَ الأَعَرَابِ جا ءل لی ga‏ صل ka AN‏ و هو A‏ اللہ اض ب کاب ال 
TA AGS 4 GAK TAPI TPT KO KAL MEA A Ka‏ هسه 1432 Ka‏ 
فقَامَ خْصَمَهففال GAS‏ اقض gan GA)‏ الله ر Pe AG‏ يَعَسِيفَاعَىهذافرَنَ بِامَرَأتِه 


PA 
2.2 مع ودر و‎ 


ANANG ARYO‏ جم قافتد BNI, 33 apl‏ ا 
نبي وکغر a‏ ڪل کال ويي تفي AKA Aan‏ 


CX 


Cd 2 


KE IEEE AN JEG ALE يبُعَاموَ‎ BBI IE AS 
e e 
A 


6332. Telah menceritakan kepada kami 'Ashim bin 'Ali telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abi dzi'b dari Az Zuhri dari Ubaidullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid; ada seorang 
laki-laki dari arab badui menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu beliau 
sedang duduk, ia berseru; 'Ya Rasulullah, Putuskanlah dengan kitabullah! ' berdirilah lawan 
sengketanya dan berujar: 'la benar, putuskanlah baginya ya Rasulullah dengan kitabullah. 
Anakku menjadi pekerja laki-laki ini, ia kemudian berzina dengan isterinya, orang-orang 
mengabariku bahwa anakku harus dirajam, maka aku menebusnya dengan seratus ekor 
kambing dan satu hamba sahaya, kemudian aku bertanya kepada para ahlu ilmu dan mereka 
nyatakan bahwa anakku harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun.' Maka 
Nabi bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, aku akan memutuskan 
perkara diantara kalian berdua dengan kitabullah, adapun kambing dan hamba sahaya itu, 
dikembalikan kepadamu, sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama 
setahun, adapun engkau hai Unais, datanglah ke istri lelaki ini, dan rajamlah dia." Maka 
Unais mendatangi (istri lelaki tersebut) dan merajamnya. 


Bab: Jika hamba sahaya berzina 


Me SAE SAE ڪنان ش هاپ‎ A Ag ن وف ا خر‎ are as 


2 


3565 KA Pp Naa Dea sake لاله صل‎ ASN رضي‎ NE ور يدبن‎ Ku 
Ais HING pa A GESS هاڅ‎ Ara 


h 
- - 
Z 


A) HAN بَعَدَ‎ SS Sa 


6333. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah dan Zaid bin 
Khalid radliallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ditanya 


tentang hamba sahaya yang berzina dan belum menikah. Maka Nabi menjawab: "Jika ia 
berzina maka deralah, jika berzina lagi deralah, kemudian jika berzina lagi maka juallah 
sekalipun seharga seutas tali." Ibnu Syihab mengatakan: 'Saya tidak tahu setelah kali ketiga 
atau keempat." 


Bab: Tidak ada penghinaan bagi hamba sahaya jika berzina dan tidak diasingkan 


$ 


N 


Pisan MAAN Bea ع‎ EN عب‎ LILIN SIS ETA Ae Sis 
506 a ala sae الي صل‎ 
SEA EN AH Aa DIA ES IPS ولا َر‎ 
Fase AS 


6334. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Sa'id Al Magburi dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya ia mendengarnya 
mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika seorang hamba sahaya berzina 
dan jelas-jelas perzinahannya, maka jilidlah, dan jangan diperolok-olok, kemudian jika 
berzina lagi deralah dan jangan diperolok-olok, kemudian jika berzina untuk ketiga kalinya 
juallah sekalipun seharga seutas tali yang terbuat dari rambut." hadits ini diperkuat oleh 
Isma'il bin Umayyah dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Bab: Hukum ahli dzimmah dan pernikahan mereka jika berzina dan dilaporkan 
imam 


r 


Ata 
MI REA AE III EA Ta yA A 


“ 


ر ر ا وو ين لابن و kosar,‏ 2 
حَدَنْمَامُوسَى بن إتمَاعِيل حَدَتْنَاعَبَد ae ARENG ka AE‏ الله َنأ ی أو 


7 ۰ 
A kana 


AINI LEMAK t يو‎ MEA AE KE 5 


6335. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Asy Syaibani, aku bertanya kepada 'Abdullah 
bin bin Abi Awfa tentang rajam, ia menjawab, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
merajam. Kemudian saya bertanya lagi: 'Itu terjadi sebelum diturunkan surat An Nur ataukah 
sesudahnya? ' Ia menjawab, 'Saya tidak tahu'. hadits ini diperkuat oleh 'Ali bin Mushir, Khalid 
bin Abdullah, Al Muharibi, Abidah bin Humaid dari Asy Syaibani dan mengatakan: "Sebagian 
mereka mengatakan surat almaidah, dan yang pertama (surat An nur) lebih sahih." 


SI MA رضي‎ Ab SANE LE عن افع‎ Na SA بن عبد‎ Ja PN SAS 


A ور‎ 
Jas 


PI A‏ اققا 


NGA AN aaa BU aa sate an Sa 
LAA LI NE امو ع ا‎ AT Aa nata ea 
LAN NA رف الور اة ف شان الو جم الو افص حه و 3 یلد‎ AH A 


> AA 
للوبن‎ 


r 


Usui aT ed َر و هافو‎ SA AN SEA NGA 338 سام‎ 
PENA Pa PAKE ENI 


CASN GE جل ني‎ NE Fee ka sad AA a 
الْحِجَارَةٌ‎ 


6336. Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Nafi' dari Abdullah bin umar radliallahu 'anhuma, bahwasanya ia menuturkan: 
orang-orang yahudi mendatangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan mengisahkan 
bahwa ada seorang laki-laki dari mereka dan seorang wanita melakukan perzinahan. 
Rasulullah bertanya: "Bagaimana yang kalian dapatkan dalam Taurat tentang hukuman 
rajam?" Mereka menjawab: 'Kami sekedar membongkar kejahatannya di depan umum dan 
mereka didera.' Serta merta Abdullah bin Salam berdiri dan mengatakan, 'Kalian semua 
bohong, dalam (Taurat) ada hukuman rajam.' Maka mereka membawa taurat dan 
membagikannya diantara hadirin. Salah seorang diantara mereka berusaha menutup-nutupi 
ayat rajam dengan tangannya sehingga ia baca sebelum dan sesudahnya. Dengan tegas 
Abdullah bin Salam menegur: "angkat tanganmu! ' la pun mengangkat tangannya. Ternyata 
di sana terdapat ayat hukum rajam. Mereka menjawab, 'Benar engkau Ya Muhammad, 
sungguh dalam isinya terdapat hukum rajam! ' Maka Rasulullah memerintahkan keduanya 
untuk dirajam, dan diberlakukanlah hukuman tersebut. Dan kulihat si laki-laki berusaha 
membungkuk kearah si wanita untuk melindunginya dari lemparan batu. 


Bab: Menuduh isterinya atau wanita lain berzina 


TERA HE انش هاب‎ ELEGAN 5 EP EA 
Wada A Aa shua IO SAI N aE 
Cas BEI 2 JNE قال ال خرو هو‎ ÁA E AA KAA 


4 $ AI 4 ر ر‎ S Pa ROA E Pa La Z < 2 
Mai SA IIS كَانَعَسِيفاعَلَ‎ ES تكلم‎ JS بككتاب الهو‎ 
أن‎ A LA و‎ 


Jala غاي‎ Jan Jen EA SIBER er 


A 


- 
م و دو e‏ 


eee‏ لا قال ر شولا 
و و PA IE Aat 3 MEA 2 SSA A Aang, PE AP Ee‏ 


3 


KESAH Pi PEAH a P GEAR BA,‏ جنها 


CEIFA 


6337. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah 
dan Zaid bin Khalid, keduanya mengabarinya; dua orang laki-laki mengadukan sengketa 


kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Salah satunya berujar, 'Putuskanlah diantara 
kami dengan kitabullah.' Satunya lagi berujar -dia lebih fagih daripada laki-laki pertama- 
'Benar Ya Rasulullah, putuskanlah diantara kami dengan kitabullah, dan izinkanlah aku 
berbicara.' Maka ia pun berbicara, "anakku menjadi pekerja laki-laki ini." -Malik mengatakan, 
makna 'asif adalah pekerja.- dan dia berzina dengan isterinya. Maka mereka mengabariku 
bahwa anakku harus dirajam, maka aku menebusnya dengan seratus kambing dan seorang 
hamba sahaya. Kemudian aku bertanya kepada ahlu ilmu dan mereka mengabariku bahwa 
anakku harus dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan rajam bagi 
isterinya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku 
berada di tangan-NYA, saya akan memutuskan kalian berdua dengan kitabullah, kambingmu 
dan hamba shayamu dikembali kepadamu." dan dia menjilid anaknya seratus kali dan 
asingkan selama setahun. Dan beliau menyuruh Unais Al Aslami untuk mendatangi si wanita. 
Jika dia mengaku, "maka rajamlah" dan dia mengaku, maka Unais merajamnya. 


Bab: Menghukum keluarganya untuk pendidikan, bukan penguasa 


SA D nenen Maret, مَالكءَ‎ ii S 


Ted 2 soep NG فَخِذِي‎ YA ضر‎ = Gaia AN AN راسو‎ YAN Ge 
ا ا لايَمْنَعَنِي مِنْ‎ ia Men JAN ES وَالنَّاسَ‎ gal 


AK Tang Da A ASI SAN SAN 
6338. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari 
'Abdurrahman bin Al Oasim dari ayahnya dari 'Aisyah mengatakan, Abu Bakar radliallahu 
'anhu datang ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pahaku, 
Abu Bakar berujar, "Engkau telah menghalangi Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam padahal 
manusia tidak mendapatkan air untuk tayammum.' Abu Bakar mencelaku dan mencubit 
lambungku dengan tangannya dan tak ada yang menghalangiku untuk bergerak selain posisi 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, maka Allah kemudian menurunkan ayat tayammum. 


en ابَوُوَهْ بخن ء لي‎ ARA دتتا يى‎ 
A 2 aa Ta . عو 2 م‎ <? 2 
الْمَوَتَ‎ SI حَبَسَتِ الئاس‎ JEANS LI 3 ls S3 ANA YEN AA 


و ر ارد و > در وه ارا ر کے و ر 4 
AA PRO)‏ اله له عليه وسل مو قداو جَعَنِي نخ وةل ڪر وَوَ كرَّوَاحِد 


6339. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku 
Ibnu Wahab telah mengabarkan kepadaku 'Amru bahwasanya Abdurrahman bin Al Qasim 
pernah menceritakan kepadanya dari ayahnya dari 'Aisyah mengatakan, 'Abu Bakar datang 
dengan tiba-tiba kemudian mendorong dadaku dengan sekuatnya seraya mengatakan, 
'Engkau telah menahan orang-orang berangkat karena kalung! ' Maka aku seolah-olah 
terkena kematian karena kedudukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang juga telah 
menjadikanku tersakiti semisalnya.' Sedang istilah wakaza dan lakaza maknanya sama, yaitu 
menggencet dengan kuat. 


Bab: Melihat isterinya bersama laki-laki lain lantas membunuhnya 


dn, r. 


Aa NG NG MEN A NG NG HE MAN SA gi PASI س‎ pa حَد‎ 
IIS SALAM gd ANG YE اتر‎ KENE 


2 Tag 


SERTA KAA akan E 25 PAI 


6340. Telah menceritakan kepada kami Musa Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Warrad juru tulis Almughirah, dari Al 
Mughirah mengatakan, Sa'd bin Ubadah mengatakan, 'Kalau kulihat ada seorang laki-laki 
bersama isteriku niscaya kusabet dengan pedang tepat dengan mata besinya. Berita ini 
sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sehingga Nabi bertanya: "Apakah kalian 
merasa heran dari kecemburan Sa'd, sungguh aku lebih cemburu daripadanya, dan Allah 
lebih cemburu daripadaku." 


Bab: Menyindir (menegur dengan bahasa klise) 


ل TERRE‏ قال یار Aa‏ دت غلاماا AA‏ 
MAN Pe‏ اقا ل مر akad JAN‏ قال عَم SANITASI EN‏ 


ALA 


KAGAN GA NGT Za 


6341. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepadaku Malik dari Ibnu 
Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah kedatangan seorang arab badui dan berujar; 'Wahai 
Rasulullah, istriku melahirkan bayi hitam.' Nabi bertanya; "Apakah kamu punya unta?" 'ya' 
jawabnya. Nabi bertanya lagi: "Apa warnanya?" 'Merah' Jawabnya. Nabi bertanya lagi: 
"apakah disana ada warna kecoklat-coklatan?" 'ya' jawabnya. Nabi bertanya lagi; "darimana 
warna itu ada?" 'pendapat saya, warna itu diturunkan karena akar keturunan.' Nabi 
bersabda: "warna anakmu bisa jadi juga karena akar keturunan." 


Bab: Hukuman pendidikan 
ai PON Aa 2 “لم وك‎ Ibn A sippi A وو‎ BP nana ع‎ 
Eira IE EN SAS عبد اله بن يو سف‎ SAS 
و ر‎ ALA AN. و 57 6 سا و ىمل‎ Pa 2 LG 575 7 Pa 27 LT 
SES ISIAN ea Peni سَلَيَمَانَبَنِدِسَارِ عَنَعَبَدِ‎ 
7 وق‎ a ا‎ sera Pa ا‎ 2 4, LAN LAN 
جلدات الاق حدم حدودالله‎ KA رللا اده‎ KAH UAI 
6342. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 


Al Laits telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Hubaib dari Bukair bin Abdullah dari 
Sulaiman bin Yasar dari 'Abdurrahman bin Jabir bin Abdullah dari Abu Burdah radliallahu 


'anhu, mengatakan: Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tak boleh menjilid melebihi 
sepuluh kali selain dalam salah hukuman had (yang) Allah (tetapkan)." 


PAN MA ي مر‎ RASA, jagat PA ara 


Dp تِإِلَافيْحَدَمِنَ حُدُو‎ Gi P3 PR ENYA AA جابر‎ 
6343. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami 
Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Muslim bin Abu Maryam telah 
mengabarkan kepadaku Abdurrahman bin Jabir, dari seseorang yang mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tidak boleh ada hukuman melebihi sepuluh kali 
pukulan selain dalam salah satu hukuman had Allah." 


Ke DU EA GS ERA PRA حب ا ن‎ sis 
A ا‎ Gi s ISA يَسَارِ‎ Ne 33 Ab: SAS PE ANE Sa بسار‎ Judi و‎ 


AE 2 LL EN ENI PU aa KA A o 


A 


عليه OA A AE BAR‏ لاق خد ودا 


6344. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku 
Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru bahwa Bukair menceritakan kepadanya, dia 
berkata: ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Sulaiman bin Yasar datanglah 
Abdurrahman bin Jabir, dan dia menceritakan kepada Sulaiman bin Yasar, kemudian 
Sulaiman bin Yasar menghadap ke kami dan berkata; Abdurrahman bin Jabir telah 
menceritakan kepadaku: bahwa bapaknya telah menceritakan kepadanya, bahwasanya dia 
telah mendengar Abu Burdah Al Anshari berkata: aku mendengar Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "janganlah kalian menjilid diatas sepuluh cambukan, kecuali dalam salah 
satu hukuman had Allah." 


Zg 14 عو‎ 


Per e‏ 020 موسرم دي 


A PA A 


P‏ اس ير BN TAH -2 ba 2 E‏ ر 
رشو ل الله ئو اصل قال رسو لاله ص IL‏ سلما BAG Ja‏ ير تيو سين 


ر ر 


dd 


angs HA and JA IIA HE AS‏ عر سطع 
PNG, eng E PAN l fenir ANK‏ 


P. 


r g s LA P A < 
24 2 21272% - N7 در م‎ 2 Z ANA na ا‎ Da < 
TE صل‎ AN ES agé sena NGE AÉ 
P 


6345. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepada kami Abu Salamah bahwasanya 
Abu Hurairah radliallahu "anhu mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melarang 


puasa wishal. Maka beberapa orang kaum muslimin bertanya: 'engkau sendiri ya Rasulullah 
melakukan puasa wishal.' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menjawab, "Siapa diantara 
kalian sanggup seperti aku, Rabbiku memberiku makan dan minum." Tatkala mereka masih 
enggan menyudahi puasa wishal, Nabi terus melakukan wishal bersama mereka hari demi 
hari, lantas mereka melihat bulan sabit muncul, maka Nabi bersabda: "Kalaulah bulan sabit 
itu terlambat, niscaya kutambah untuk kalian!" Seolah-olah beliau hendak menghukum 
mereka tatkala mereka enggan. hadits ini diperkuat oleh Syu'aib dan Yahya bin Sa'id dan 
Yunus dari Az Zuhri, dan Abdurrahman bin Khalid mengatakan dari Ibnu Syihab dari Sa'id dari 


Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 
GO Jl? LEG RE LAA AAN FAT JAH Ken In BEE i 
PEN JANG) laa PAYA ال‎ feá PNC AN أ َم گانو‎ 


Redi 3 Peraga 


6346. Telah menceritakan kepadaku 'Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
'Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Abdullah 
bin Umar; Di masa Rasulullah Shallallahu' alaihi wa sallam, jika para sahabat membeli 
makanan yang tak jelas takaran dan timbangannya, mereka dilarang menjualnya ditempat 
mereka membeli (tempat yang sama) hingga mereka memindahkannya ke kendaraan angkut 
mereka. 


GN 


- 
ع و دسم 


Gel gei AA A 
SA ES SE عَلَيَدوَ‎ MATA El akaa 2 Pe AU 


A 


Angen LAH حَدْتْنَاعَبَّدَ‎ 


6347. Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku 'Urwah 
dari 'Aisyah radliallahu 'anha mengatakan: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tidak pernah 
marah terhadap seseorang untuk dirinya sendiri karena suatu kasus yang berkaitan 
pribadinya, hingga jika kehormatan Allah dilecehkan, maka beliau marah karena Allah." 


Bab: Mengungkapkan kejahatan dan tuduhan tanpa bukti 
231619 ee EN KATA AKA HAN GP NIS MASAK عبد اله‎ HE 


“4 


س at‏ سيق ممما ال رَو جا NGANA ASI‏ فَحَفظك داك مر BIG BN‏ 
ntar 2 -‏ م ام 2 2 aneh‏ ر و ر و 2 Aa‏ 2 
EN P ME aa‏ به GIS‏ کڏا كاهو حرةقهو و UI TG RENA‏ 


6348. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan, Az Zuhri mengatakan dari Sahal bin Sa'd mengatakan, pernah aku menyaksikan dua 


orang yang saling meli'an, ketika itu umurku baru lima belas tahun, keduanya sama-sama 
mengajak berpisah, si suami mengatakan, 'berarti aku bohong terhadap dirinya jika aku terus 
mempertahankan dia sebagai isteri." Kata Sahal, dan aku menghapal hadits yang serupa dari 
Az Zuhri yang redaksinya: 'Jika isteriku melahirkan bayi dengan ciri-ciri demikian maka,,,,, 
sebaliknya jika melahirkan bayi yang ciri-ciri kulitnya seperti tokek, maka demikian. Dan aku 
mendengar Az Zuhri mengatakan: Lantas wanita tersebut melahirkan bayi yang tidak di 
sukainya. 


GEN NGE NG GA MU LL ANGEL ng SANGGA GN za شه‎ NGE ع‎ 
g 


Ze 57 A roaa mZ 0 A » Ga pe Na و ال‎ 
NAS Fla GL سول اله صل‎ SEA AA Bot EN 
petak AT ANA a 
SAN ASI BS عَنّ غير‎ 


6349. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al Qasim bin Muhammad 
mengatakan; Ibnu Abbas menceritakan tentang dua orang yang saling meli'an. Lantas 
Abdullah bin Syaddad bertanya; 'Itukah wanita yang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
mengomentarinya dengan sabdanya: "Jika aku merajam wanita tanpa bukti (niscaya aku 
merajam orang ini) "? ' Ibnu Abbas menjawab; "Tidak, itu adalah wanita yang terang- 
terangan." 


AN‏ رم اي ووو و A En‏ ےار ور 9 وم > 53745 ر > Aa‏ > م 
حَدثتا عمد الله بن يو سف Pen GPS SA EU SAS‏ 


J a a eN صل‎ AN KAIN SAYA اقاس بن مُحَمَّدعَن اعباس رضي‎ 


A P Ia ga 4 A NAN 9 
جلافقالعَاص‎ SAN ANA a Nan iba ْصَرَفَ وَأَتَامْرَ جل‎ (AN PRIA ee 
ah P 
: < sarki E E E Titan : AG 5 
أنه‎ galak ES GI a صل‎ ga NY لي فدهب به‎ GAN) دا‎ La La 


IM 


TAZ -baf u ZZ 2 4 NN ANGGANG‏ رر KE 7 e‏ ا سم 
و كان ذلك ال جل ana‏ اقليل ang‏ كان الذي GT IBAN GA lane EN‏ 
خلا گني SIN‏ قال اَي صل اڪ كيه و IA‏ اَن Lab‏ يچا بال جل الي گر رَو ج 


A 


0 4 A 
22 eka Ta AMS A 22 NINEN ١ رو 2 ام 2 و‎ AR 
PAP IA aa صلی‎ GAN EN Una ja 
IM IM 
ةر مت هَذو اللا تلك اهر اه گاکٽ‎ KANE Peka قال الب صل انه كيه و‎ A 
# na b مد م‎ 2 É 2 7 
A Ka TEN TA 
SARA 
4 لا‎ — - 


6350. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Abdurrahman bin Al Qasim dari 
Al Qasim bin Muhammad dari Ibnu "Abbas radliallahu 'anhuma, Di majlis Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dibicarakan masalah li'an. Lantas 'Ashim bin 'Adi mengucapkan satu 
perkataan kemudian pulang. selanjutnya dia didatangi sereorang dari kaumnya yang 
mengadukan keluh kesahnya bahwa dirinya menemukan isterinya sedang bersama laki-laki 
lain yang bukan suaminya. Maka 'Ashim bin Adi berujar, "aku tidak diuji dengan kasus ini 


selain karena ucapanku sendiri! ' Lalu ia bawa orang tadi menemui Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan memberitahukan kepada beliau tentang kejadian bahwa dia menemukan 
isterinya bersama laki-laki lai nyang ciri-cirinya berkulit kuning, dagingnya sedikit, rambutnya 
lurus, sedang laki-laki yang mengaku bahwa dia menemukan isterinya bersama orang lain 
berwarna coklat, gemuk, dan berbadan gempal berisi. Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
kemudian berdoa: "Ya allah, berilah kejelasan masalah ini." kemudian si wanita melahirkan 
bayi yang mirip dengan laki-laki yang dituduhkan suaminya bersama isterinya. Lantas Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam meli'an keduanya. Ada seseorang bertanya kepada Ibn 'Abbas, 
'Wanita itukah yang dimaksud oleh ucapan Nabi: "Sekiranya aku merajam wanita dengan 
tanpa bukti, niscaya kurajam wanita ini!"? ' Ibn Abbas menjawab: ' bukan! Itu adalah wanita 
yang menampakkan keburukan (zina) di dalam Islam." 


Bab: Menuduh wanita baik-baik melakukan perzinahan 


4 Z g 2 “5 
2 Pe رو‎ 1z LX < 1z LATT? 52 LAN. AK 0 A BANA 8 KA 
SEBELAS) PSO SS يز بَنْعَبَدٍ الله‎ AAS USS 


A 4 


pa LA‏ سم قال ENJE AN NAS PANGAN PLN‏ ك باد 
a Ban TAT 2G ar a -‏ رار tg - 2 WUTA‏ 9 
ES Na GAE NYANG ENE SI‏ كل SENANG NU‏ 


SN مات‎ NAN 3 
6351. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman dari Tsaur bin Zaid dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda; "Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan." Para sahabat 
bertanya; 'Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu? ' Nabi 
menjawab; "menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan 
yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh 
wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan." 


Bab: Menuduh budak melakukan perzinahan 


3G o وركام‎ 3 Sa A 0 د ااي > داه‎ 2 AAA ig کو ل ييار وم و وم‎ ANGEL 
بَِعْرَوَانَعَنَابِّنِأبي نعم عَنَا ي هر يَرَةرَضيا‎ Jawabé Kanya SAS مسد د حَدثتا‎ SS 
ب‎ 


4 و برا ع‎ AN 


As PA aR Riyo و‎ da Se saga og Ku و‎ z 
(ARIE 3 RAS an Na as aa SARAN YP ته قال سيعت آبا القاس م‎ 
Z 2 A A 7 z 

الْقَيَامَةِإلا أنَيَكُونَ NGE‏ 


6352. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Fudhail bin Ghazawan dari Ibnu Abi Nu'm dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
mengatakan, aku mendengar Abul Oasim Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, "Siapa yang 
menuduh budaknya berzina padahal ia tidak seperti yang diucapkannya, si penuduh akan 
didera pada hari kiamat terkecuali sebagaimana yang diucapkan (benar)." 


Bab: Bolehkah imam menyuruh seseorang menegakkan hukuman ketika ia pergi? 


aan PRA ی‎ AN و‎ Du Ta و ع‎ 2 
بي‎ ea be bata وهر‎ tan A EE e کا اشا‎ 


0 KN 31 


NABI Aa gana AN ba Au AA NE 33335535 
CI BI AS SIS GRA گا أف‎ PERAGA SN 


PAN akta yaa JE Ji banah dadis 5 
Zus sidig SA ANN ii قَافْتَدَيْتمِنَهُبِمَاكَةشَاقِوَحَادِموَ‎ 


£ 


DINAS asi nye کف‎ e I MA Jet see en ji 
Sea TANAH A3 AG Bea Je se BAF adiauis 
UA PEIREGUERS 


6353. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah 
dan Zaid bin Khalid Al Juhani mengatakan, Seorang laki-laki mendatangi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan berujar; 'Saya bersumpah kepadamu dengan nama Allah, hendaknya 
engkau memutuskan diantara kami dengan kitabullah.' Lantas lawan sengketanya yang lebih 
faqih darinya berdiri dan berkata; 'la benar, putuskanlah diantara kami dengan kitabullah, 
dan perkenankan saya ya Rasulullah untuk bicara! ' Nabi menjawab; "Silahkan bicara". la 
meneruskan; 'anak saya menjadi pekerja orang ini, kemudian dia berzina dengan isterinya, 
maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing dan satu pelayan. Aku kemudian 
bertanya kepada beberapa orang ahlul ilmu dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa 
anakku didera seratus kali dan diasingkan selama setahun dan wanita ini dirajam.' Lantas 
Nabi bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, sungguh aku akan putuskan 
diantara kalian berdua, seratus ekor kambing dan pelayan dikembalikan kepadamu, 
kemudian anakmu didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan engkau hai Unais 
Al Aslami, temuilah si wanita dan tanyailah, jika ia mengakui maka rajamlah!" Si Wanita 
akhirnya mengaku dan dia merajamnya. 


Kitab: Diyat 


Bab: OS. Annisa' : 93. 


= 


A a yi GAK دتا‎ 


1 4 GAN 1 LA - 24A 00 Ba 2 tete NING Dag 
Wis 3 LI BEA Kn pada sadis Ne: 
Loe don ےر را یال ر‎ A42, NG < KAWA 5 قور‎ 0 - 
بِالحَقَّوَلا يَرْنْونَوَمَنَيَفعل‎ Yana 7 Bg iis Kei SA dás (وَالذِينَلا يدعو‎ 

AN TAA AJAHAN 


6354. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Abu Wa'il dari 'Amru bin Syurahbil mengatakan, Abdullah 
Mengatakan, Seorang laki-laki bertanya: "Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar disisi 
Allah? ' Nabi menjawab: "Kamu jadikan tandingan bagi Allah padahal Dia yang menciptamu." 
'selanjutnya apa? ' lanjutnya. Jawab Nabi: "Kau membunuh anakmu karena kuatir ia makan 
bersamamu." 'kemudian apa lagi? ' Lanjutnya. Nabi menjawab: "kamu berzina dengan istri 
tetanggamu." Allah menurunkan ayat yang membenarkan masalah ini: 'Dan orang-orang 
yang tidak menyeru kepada tuhan lain selain menyembah Allah, dan tidak membunuh jiwa 
yang Allah haramkan selain karena alasan yang benar, tidak berzina, dan barangsiapa 
melakukannya ia akan memperoleh dosa' (Al Furgan 68). 


A ت‎ Pa ا وو‎ ١ ر کیا او راکو ور‎ S ر کار‎ 
رضي الله‎ EN EA EA H3 و ب سمي‎ Pb سيد بن‎ Na) (SAS عي‎ USA 
21 TP gw و‎ pan 22 ر وھ کو‎ MNE AA? 
Usa َنَيَرَالَالْمُؤْمِنففْسَحَوَمِنَدِينِهِمَالم‎ AAA ag san5 NGINGU 
úl; 


6355. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Sa'id 
bin Amru bin 'Ash dari Ayahnya dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang mukmin masih dalam kelonggaran agamanya 
selama dia tidak menumpahkan darah haram tanpa alasan yang dihalalkan." 


PEN EA AS San CSI gêni AAN g$‏ قَالَإِنَمِنَ 
da Ka ANN ALA A 1 $ PPE EA TET‏ 


6356. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Ya'qub telah menceritakan kepada kami 
Ishaq bin Sa'id aku mendengar Ayahku menceritakan dari Abdullah bin Umar mengatakan; 
'diantara masalah membahayakan yang jika seseorang terlanjur melakukannya, jarang sekali 
bisa menyelamatkan diri adalah menumpahkan darah haram tanpa alasan yang dihalalkan.' 


NGAM asi نأي وَابِعَنَ‎ KENA 3 د‎ ANE GA 


. N77 2 > SANGA ai 
Asa ENG ARUN 


yaa BILANG 


6357. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Musa dari Al A'masy dari Abu Wa'il 
dari Abdullah mengatakan, 'Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Masalah pertama 
yang diputuskan hari kiamat adalah masalah darah." 


1 
Ge 


< و زاون اقل ا ر و ی ر ر‎ BSN a 

55 عَطاءُ بن يز‎ in REA PSA AN LE BS IE CSS 
JENIS TEASER حَلِيفَبَنِي‎ GE, at A IN SAS 

ag MUA AN يري‎ ga JENG LAYAN أنَمُكَالَيَا‎ Aa gala 


Pa LA 
A Pe - 


NI NGAEN a sahé NAGA لارا‎ sjdi sT Nah Laka NG 33 Aa 


A 


A - 


bg‏ ع إِخَدَى ISIS PAS AA GET GALAU NA‏ كشن 
4 


wa T sS Naa 


GA Z 


e تة‎ BERRA 53 


6358. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah menceritakan kepada kami 'Abdullah 
telah menceritakan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah menceritakan kepada kami 'Atho' 
bin Yazid, bahwasanya Ubaidullah bin Adi menceritakan kepadanya, Al Migdad bin 'Amru Al 
Kindi sekutu bani Zuhrah menceritakan kepadanya -ia termasuk orang yang ikut perang 
badar bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam - ia berkata, "ya Rasulullah, saya menjumpai 
orang kafir, kemudian terjadi duel antara kami. la berhasil menyabet tanganku dengan 
pedang sehingga tanganku putus. la kemudian bersembunyi dariku di sebuah pohon dan 
mengatakan, 'Saya telah masuk Islam karena Allah', bolehkah saya membunuhnya setelah ia 
mengucapkan kalimah laa-ilaaha-illallah? ' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menjawab: 
"kamu tidak boleh membunuhnya." Migdad melanjutkan: 'ya Rasulullah, ia telah 
menghilangkan salah satu tanganku, kemudian ia mengucapkan kalimat itu setelah 
memutuskannya, bolehkah saya membunuhnya? ' Nabi menjawab: "kamu tidak boleh 
membunuhnya, jika kamu tetap membunuhnya berarti dia berada di posisimu ketika kamu 
belum membunuhnya, sedang kamu berada diposisi dia ketika sebelum ia 
mengucapkannya." Sedang Habib bin Abi 'Amrah mengatakan, dari Sa'id dari Ibn 5 
mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Migdad: "Jika seorang 
mukmin menyembunyikan keimanannya bersama komunitas orang kafir selanjutnya ia 
menyatakan terus terang keimanannya, dan engkau kemudian membunuhnya, kamu dahulu 
juga seperti itu, dahulu kamu menyembunyikan keimananmu di Makkah." 


Bab: OS. Almaidah : 32. 


ANE ANE AHA ES SEN, E AL TON EP PA ANA 


CA JANG Jas) Ap JENIS سم‎ Aa kaé 


6359. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari 'Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah radliallahu "anhu, dari 
Nabi Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang membunuh, melainkan anak 
Adam pertama (Oabil) turut menanggung dosanya." 


rg 


aaa BN a افا‎ PREGE ak AN 


6360. Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dengan mengatakan; telah mengabarkan kepadaku Wagid bin Abdullah dari ayahnya, ia 
mendengar Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam, beliau bersabda: 
"Janganlah kalian kembali kafir sepeninggalkau, sebagian kalian memenggal sebagian 
lainnya." 


ر دو < 6722 2 و 2 کا موث كنا LA‏ داو اداه 
WELAN Manage ti Ker 5 NE las Ta aa‏ بَازْرَعَه بن عَمْرِو 


PAT Ae 8 


YAN EA SE سلمف‎ AE Pe LAN IIS ن جر ير عن جر یر‎ 


r — ” r 


osa ایا‎ G عو م‎ 1 3 A و رو‎ 2 aai 27 
sa an A ENG Sa WI اه‎ 9S Ba ai ا يشر ب‎ JUS بَعْدِي‎ 
A) ود‎ 


6361. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar Telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ali bin Mudrik katanya, aku 
mendengar Abu Zur'ah bin Amru bin Jarir dari Jarir katanya, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
pernah berujar kepadaku ketika haji wada'; "Tolong suruhlah orang-orang diam, jangan 
kalian sepeninggalku menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian lain." Juga 
diriwayatkan Abu Bakrah dan Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. 


PA ki pb سْعْبَهحَنفِرَ‎ SAS TA. A ra JEN 
قالالْيّمين‎ Ho za) NG áL AN SALE ha saé PATI Jaga aa 


4 Z 


ARTA SALA AN AAN قال اد ا شب قال‎ aa اموس‎ 
2G EDER 5AM A 
SEN IE sa 


6362. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Firas dari Asy 


لها 


Sya'bi dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara dosa 
besar adalah, menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, -atau ia mengatakan - 
sumpah dusta." Syu'bah ragu kepastian redaksinya. Dan Mu'adz mengatakan telah 
menceritakan kepada kami Syu'bah mengatakan: Dosa besar ialah menyekutukan Allah, 
sumpah dusta, dan durhaka kepada orang tua. Atau ia mengatakan: dan membunuh orang. 


: BA Sali PINANG USS) ab AS 


MN Ala AN PEHA Ge ML‏ ع اوو 


EKA Sya‏ ابن أي بكر عاذ ب ماعن AN‏ صل LN‏ وسم قال کر 
a 2 2 f 2 6 ?‏ رموه 25 A 27, NA 2 v‏ 2 ر A‏ 4 
الحكبَاير الإِشْرَاكَباَهوَكثَلَ GAIE Á NIK ANA A MAA‏ 


6363. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami 
'Abdushshamad telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 
'Ubaidullah bin Abi Bakr ia mendengar Anas bin Malik radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "dosa-dosa besar yaitu" -lewat jalur periwayatan lain-Telah 
menceritakan kepada kami 'Amru tepatnya Amru bin Marzuq, telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Bakar, dari Anas bin Malik radliallahu 
'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Dosa paling besar diantara dosa besar 


ialah menyekutukan Allah, membunuh, durhaka kepada orang tua, ucapan dusta, " atau 
beliau mengatakan; "persaksian dusta." 
LI Lisa Sa msa a GS REDES 3 RA SAS 
Wika AN Ia AAA صل‎ NG بقار سو‎ JELAS LE حار هرضي‎ 
A a EH LIA AE TAEST Eisi Jiang FANS 
صل لَه‎ GN AG TMT Je رمحي‎ AS AE GN SIN) 
كَانَمكمَوَدَا‎ A AAN A NG asas سام قله‎ ISI dia sa 


A 
6364. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah menceritakan kepada kami 
Husyaim telah menceritakan kepada kami Hushain telah menceritakan kepada kami Abu 
Dhibyan mengatakan, aku mendengar Usamah bin Zaid bin haritsah radliallahu 'anhuma 
menceritakan dengan mengatakan; 'Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus kami ke 
perkampungan Hurqah di bani Juhainah. Kami menyerang mereka di pagi buta dan 
menjadikan mereka kocar kacir. Saya dan seorang laki-laki anshar berhasil menemukan 
seseorang dari mereka. Tatkala kami bisa mengepung, ia tiba-tiba mengatakan; 'laa-ilaaha- 
illallah." Si laki-laki anshar menahan penyerbuannya, sedang aku meneruskannya hingga 
kubunuh orang itu. Ketika kami pulang, peristiwa ini disampaikan kepada Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam sehingga beliau berujar kepadaku: "Apakah kamu membunuhnya setelah ia 
mengucapkan laa-ilaaha-illallah?" Kujawab: 'betul, Ya Rasulullah, ia mengucapkannya hanya 
sekedar mencari keselamatan.' Nabi melanjutkan: "Apakah kamu membunuhnya setelah ia 
mengucapkan laa-ilaaha-illallah?" Nabi berulangkali menegurku dengan ucapan ini hingga 
aku mengandai-andai kalaulah aku belum masuk Islam sebelum itu. 


PENA. 2 س‎ 22 ga 2ه 07 م وو و م 26 ےا 74 و ا‎ Prana 
TE mam nk Te smoga - nana 


LA 
- 


ANA Ga AN ALA صل‎ NG 4 A Aio Tp ANA JS YA a 


GI 5 27 $, 5 CUN Ta ڪرم‎ 4a: Pen 2 (DEA 5< 0 29, 0 z 


rn نَقَصَاءْدَلِكَ‎ ESA iya Kind JNE) 
6365. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada kami Yazid dari Abul khair dari Ash Shunabihi dari 
'Ubadah bin Ash Shamit radliallahu "anhu mengatakan: "Saya diantara pemuka masyarakat 
yang berbait kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, kami berbaiat kepadanya untuk 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, dan tidak 
membunuh jiwa yang Allah haramkan, tidak merampok, kami memperoleh surga jika 
melakukan janji setia ini, namun jika melanggar satu perkara itu, keputusannya terserah 
Allah." 


AI IK BEE رضي‎ PE gb ير‎ 23 PSA Ja Ng 3 PAN Gan 


EA JNE مُومَى‎ An ع َليْس‎ KANGGE JA قال من‎ ala EN صل‎ 
áss 


6366. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda; "Barangsiapa yang menghunuskan kepada kami, maka bukan golongan 
kami." Abu Musa meriwayatkannya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


3G 
4 


Kb asi, S3 NI PES LAN NE SAS 


Z 


A 
ورم و‎ Z PAM 


ِكب كَالَ IA gand NE‏ جُلَ PANEN 853 NIGANG sa‏ هَذَاالعَ جُلَكَالَ 
انج Laju 1 a Tan 4 sep‏ ا 


IM 


6367. Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Mubarak telah menceritakan 
kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Yunus dari Al 
Hasan dari Al Ahnaf bin Qais mengatakan; 'aku berangkat untuk membantu lelaki ini, (di 
tengah perjalanan) Abu Bakrah memergokiku dan bertanya: 'mau kemana kau? ' Saya 
menjawab; 'untuk menolong orang ini.' Abu Bakrah berkata: Pulang saja kamu. Sebab aku 


mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika dua orang muslim bertemu 
dengan menghunuskan pedangnya, maka si pembunuh dan yang dibunuh sama-sama di 
neraka." Saya bertanya, 'Ya Rasulullah, saya maklum terhadap si pembunuh, lantas apa dosa 
yang dibunuh? ' Nabi menjawab: "sesungguhnya dia juga berkeinginan keras membunuh 
kawannya." 


Bab: Menginteogasi si pembunuh hingga mengaku 
MERAH ا ا‎ sang Ilang Ea tiis 
3G A A 0 Ana sA Fa Wi 9 558 A LAU aU PP TT - 


2 


ا a‏ رأة بالْحجَارَة 


6368. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik radliallahu "anhu, ada seorang yahudi menumbuk 
kepala seorang budak perempuan dengan dua batu. Maka budak perempuan tersebut 
ditanya: 'sebutkan siapa yang mencederaimu, apakah yang melakukannya fulan, fulan? ' 
hingga disebut nama seorang yahudi." Maka orang yahudi itu lantas dihadapkan ke Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi tiada henti menginterogasinya hingga ia mengakui, 
kemudian Nabi menggisasnya dengan meretakkan kepalanya dengan batu. 


Bab: Jika membunuh dengan batu atau tongkat 


Panda AN عن‎ Ag Sd MALE ا رص‎ 3 3 ALE احم‎ An 


0 Z 


TAE دي بڪجر‎ SAMA BIS KA, Ki KEL IE 


P 


NS 


TS SAE ga انه صل‎ 2 USIA sala sal 


Ler‏ و 


قال ASEAN‏ ق ا ا 


ATA A 


SE NA کل بین‎ Jaga 


6369. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah bin Idris dari Syu'bah dari Hisyam bin Zaid bin Anas dari kakeknya, anas bin Malik 
mengatakan, seorang hamba sahaya Madinah keluar dengan menggunakan anting-anting, 
lantas seorang laki-laki yahudi melemparnya dengan batu. Si yahudi lantas diringkus dan 
diseret ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu si hamba sahaya tinggal 
menyisakan sisa-sisa nyawanya. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertanya: 'Apakah 
fulan yang membunuhmu? ' Si hamba sahaya menjawab: 'tidak' dengan menggelengkan 
kepalanya. Nabi kembali menanyainya: 'Apakah fulan yang membunuhmu? ' Kembali ia 
menjawab, 'tidak' dengan menggelengkan kepalanya. Untuk kali ketiganya Nabi bertanya, 
'Apakah yang membunuhmu fula? ' Si hamba sahaya mengiyakan dengan menundukkan 
kepalanya. Nabi terus meminta si yahudi didatangkan, dan beliau membunuhnya dengan 
menjepitnya diantara dua batu. 


“ai 


Bab: OS. Almaidah 45 


A.A دوم‎ 


Ass 575 D شاي و‎ 2i S ر ر ر و‎ 
JBS 9 rah Sepa عمش عن‎ NW أب‎ NT aga ا‎ 


A Pa GA ا 7 ور‎ 42 r T 4 
KERA SAYA gb, ASIP يَهِوَسَلَم لا‎ Mlm 


با حكَى BN GAN MEA KL KENE‏ من الذين‌الكار ك للْجَمَاعَة 


6370. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh, telah menceritakan kepada kami 
bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy, dari 'Abdullah bin Murrah dari Masrug 
dari Abdullah mengatakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "darah seorang 
muslim yang telah bersyahadat laa-ilaaha-illallah dan mengakui bahwa aku utusan Allah 
terlarang ditumpahkan selain karena alasan diantara tiga: membunuh, berzina dan dia telah 
menikah, dan meninggalkan agama, meninggalkan jamaah muslimin." 


Bab: Meng-gishash dengan batu 


7 و و‎ < 2 A z 27 ر دو لس و‎ 
PEN EN Sa in PES PAR SA A حَدَكْنَامْحَمَّدُ‎ EN A EA NG 


- LAA 


533 Saga AA Gg SA a PER 
قال‎ 


au, 2 Da an E 2 Ni gh Th 
55 APAE) LAN al بر‎ ENGGAN IANG pn. 


iga sak Aa SAWAH 
6371. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Hisyam bin Zaid 
dari Anas radliallahu 'anhu, seorang laki-laki yahudi membunuh hamba sahaya karena ingin 
merampas anting-antingnya. la membunuhnya dengan batu. Si hamba sahaya dibawa ke 
hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan sisa-sisa nyawanya. Nabi bertanya; 
"Apakah yang membunuhmu fulan?" la menjawab tidak dengan mengisyaratkan kepalanya. 
Nabi mengulang pertanyaannya: "Apakah yang membunuhmu fulan?" la menjawab tidak 
dengan mengisyaratkan kepalanya. Nabi bertanya lagi untuk kali ketiganya: "Apakah yang 


membunuhmu fulan?" ia menjawab 'iya.' Maka Nabi membunuh si yahudi dengan 
menjepitnya diantara dua batu. 


Z 


Bab: Siapa yang mempunyai keluarga yang dibunuh, ia memilih diantara dua pilihan 


SR ri SSE‏ يحي ايء 4 سَلْمَدَعَنَأيهْرَيْرَةَأنَ خْرَاعَدََكَلُوَارَ جُلَاوَكَالَ 
ag‏ کر جاو دا کر ی عو ang‏ خد A E E A‏ 
راو aba ME‏ لیت a Jaka‏ سو MANA)‏ قال وله حت بجي 


IM 


Kesra SISA Yana AA AAAS -OF 


2 2 z 
BAN KAB شو‎ ENG ia EA SNI Mer LSI 
D KABUS Balai BAN Aa aja Nada AK 


GS da gala Ar ANA ول‎ SIA gen 56 ES شاو قفالا‎ ga WI YAN 
تتاو قور تاققال شولا‎ PASS 353 INA قال تارش‎ So SATA 


- A 2 


SEA م‎ 4 Pe ZR: sja Kart وو‎ Alat ARA 


2 


6372. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban 
dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah; bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki. 
Sedang Abdullah bin Raja' mengatakan; telah menceritakan kepada kami Harb dari Yahya 
telah menceritakan kepada kami Abu Salamah telah menceritakan kepada kami Abu 
Hurairah; ketika tahun pembebasan Makkah bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari 
bani Laits sebagai pembalasan mereka yang dibunuh semasa masih jahiliyah. Serta merta 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berdiri dan menyampaikan pidato, "Allah telah 
menahan pasukan gajah dari Makkah ini, dan menguasakan rasul-NYA dan orang-orang 
mukmin untuk mengalahkan mereka, ketahuilah, bahwasanya Makkah tidak dihalalkan bagi 
siapa pun baik sebelum maupun sesudahku, hanyasanya dihalalkan bagiku beberapa saat 
siang saja, Ketahuilah, bahwasanya Makkah pada saatku sekarang ini telah haram, durinya 
tidak boleh dipatahkan dan pohonnya tidak boleh ditebang, barang temuannya tidak boleh 
diambil kecuali orang yang hendak mengumumkannya, dan barangsiapa menjadi wali korban 
pembunuhan, baginya dua pilihan, ia diberi diyat atau diberi kesempatan untuk membalas 
gisas." Lantas berdirilah seorang laki-laki penduduk yaman yang dikenal dengan nama Abu 
Syah dan mengatakan;  'Tuliskan untukku Ya Rasulullah! ' Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam mengatakan: "tuliskanlah untuk Abu Syah." Kemudian ada laki-laki 
dari Ourasy berdiri dan mengatakan: 'Ya Rasulullah, selain idzkhir, sebab rumput idzkhir 
sering kami manfaatkan untuk kuburan dan rumah kami." Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam menjawab: "kecuali idzkhir." hadits ini diperkuat oleh "Ubaidullah 
dari Syaiban tentang gajah, dan sebagian mereka dari Abu Nu'aim mengatakan dengan 
redaksi baginya kesempatan membunuh balasan. Sedang Ubaidullah mengatakan dengan 
redaksi atau keluarga terbunuh diberi diyat. 


TEA عن مجاه نان عباس رضي‎ 3 Aek AA AA AAN WA Kayak دتا‎ 
SA He PANEN AIA ya 
| الْمَمْدِكَالَ‎ GAN Ji AN MAN القعل) إل هذ ال ية [كَمَنَعْفِيَلَهُمِنَأَحِيدِمَيَ)‎ 

jenis Kaneka (sad, gú 
6373. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 


Sufyan dari 'Amru dari Mujahid dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma mengatakan; 'Di 
kalangan bani israil hanya berlaku hukum qisas dan tidak ada hukum tebusan (diyat), 


sehingga Allah menurunkan ayat ini 'Diwajibkan atas kalian gisas dalam pembunuhan (OS. 
Albagarah 178) Hingga ayat ini; kecuali jika ia mendapat pemaafan dari saudara (OS. 
Albagarah 178), kata Ibn Abbas, istilah maaf maksudnya menerima diyat secara tulus. Dan 
Ibnu Abbas berkata perihal kutipan ayat: 'fattibaa'un bil ma'ruuf (Maka hendaklah ia 
mengikutinya dengan baik), ' maksudnya hendaklah betu-betul meminta maaf dan 
melakukannya dengan sebaik-baiknya. 


Bab: Memburu darah seseorangh tanpa alasan yang dibenarkan 


ASEAN EK BSA ڪن َد اهنا ي‎ EL SN 


P 
§ ,و‎ Do رو ر رہ‎ 4 


rE N A E AS اله‎ EE AN A IS AN 


A A 
PA 
3 رر‎ are 2 2| ےر وا وب‎ 21 
ah مطلب کم امري بغر‎ PALA 


6374. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari 'Abdullah bin Abu Husain telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Jubair dari Ibnu 
Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Manusia yang paling dimurkai 
Allah ada tiga, Orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram, orang yang mencari-cari 
perilaku jahiliyah padahal telah masuk Islam, dan memburu darah seseorang tanpa alasan 
yang dibenarkan untuk menumpahkan darahnya." 


Bab: Memaafkan kesalahan setelah mati 


ST Ur ھر عَنْهِمَامعَنَأبِيهِعَنْعَايِسَّهَهْرِمَ‎ sa NENG NAN وناي‎ Pa 


4 
“kaka SA بأ ير گر‎ NP AS Sp PA SA 


2 


A P Pd 2 
He las KERAIAN - الیش يو‎ APE وَدَعَنْعَايِشَدَرَضِيَ‎ Sela 


A 


a 2 Eman 2‏ ر 5 Mg dot ¢ “Ae aa tt NG‏ وه 

AA Rt ju ابيا بي فشا‎ 23 A Ika AN AE SA SA Í فر 2 أولاهم‎ 
r 21 5 da Z, pa r 

HATI sl AKAN é 


6375. Telah menceritakan kepada kami Farwah bin Abil Maghra' telah menceritakan kepada 
kami 'Ali bin Mushir dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah; kaum musyrikin lari tunggang 
langgang dalam perang Uhud -lewat jalur periwayatan lain-- telah menceritakan kepadaku 
Muhammad bin harb telah menceritakan kepada kami Abu marwan Yahya bin Abi Zakariya 
alias Al Wasthi dari Hisyam dari 'Urwah dari Aisyah radliallahu 'anhuma mengatakan; Pada 
hari Uhud Iblis berteriak ditengah-tengah pasukan musuh seraya mengatakan; 'wahai hanba- 
hamba Allah, awas barisan belakang kalian, ' sehingga pasukan depan berbalik ke belakang 
sehingga mereka membunuh Al Yaman, dan Khudzaifah berteriak-teriak; 'itu ayahku, itu 
ayahku! ' lantas Khudzaifah mengatakan; 'Kiranya Allah mengampuni kalian.' kaum musyrikin 
lari tunggang langgang hingga diantara mereka ada yang lari ke Thaif. 


Bab: Jika seseorang mengaku membunuh sekali saja, ia berhak dibunuh. 


NANA SESI AI PNS ANA EA قا‎ ENENG 
Ka > 0 و ر‎ wA GG eg Bata ng ر مر 2۶ ر ے‎ 
سمي الود دي فاو مات برَآسهافجيءَ‎ PN بك هدا أفلا‎ Ji ها‎ jadhi PE 


سه 


HARRIS سُهُيِالْحِجَارَقَوَ‎ D PAM Par DIA POSE AA 


6376. Telah menceritakan kepadaku Ishag telah mengabarkan kepada kami Habban telah 
menceritakan kepada kami Hammam telah mengabarkan kepada kami Oatadah telah 
menceritakan kepada kami Anas bin Malik, ada seorang yahudi meretakkan hamba sahaya 
dengan menjepit diantara dua batu. Si hamba sahaya ditanya: 'sebutkan siapa yang 
membunuhmu, apakah fulan dan fulan, ' hingga disebutlah nama seorang yahudi, dan si 
hamba sahaya mengiyakan dengan mengisyaratkan kepalanya. Si yahudi ditahan dan 
mengakui perbuatannya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar si yahudi 
diseret kepadanya dan beliau memecah kepalanya dengan batu. Sedang Hamam 
mengatakan dengan redaksi: 'dengan dua batu'. 


Bab: Pembunuhan laki-laki karena membunuh wanita 


LG -A Pap‏ و Dn‏ ر 
حدثتامسد Senda 9 PA HSE a EN aa‏ 
صَل Anta AL Paan GEA‏ أو صا فا 

6377. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin 
Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Oatadah dari Anas bin Malik radliallahu 


'anhu: bahwasanya Nabi Shallallahu'alaihi wasallam pernah membunuh seorang yahudi 
karena membunuh hamba sahaya yang ingin ia rampas anting-antingnya. 


Bab: Oisas antara laki-laki dan perempuan karena luka 


272 یہ‎ ITA 155. PES, 22 20 LA 2 a? 259, 


TE 


SSB AN TT 365 TS ae 


A 


D 727 
> دشهد‎ 
ya 


6378. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali bin Bahr telah menceritakan kepada 
kami Yahya telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Musa 
bin Abi Aisyah dari Ubaidullah bin Abdillah dari Aisyah radliallahu 'anha, mengatakan; Pernah 
kami memasukkan obat di mulut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika sakitnya, namun 
beliau berpesan: "Janganlah kalian memasukkan obat dalam mulutku!" Kami hanya saling 
mengatakan, "Itu hanyalah kebiasaan orang sakit yang enggan minum obat'. Ketika beliau 
sadar, beliau bersabda: "Tidak ada diantara kalian kecuali mulutnya harus diminumi obat, 
kecuali Abbas, sebab ia tidak ikut serta bersama kalian." 


Bab: Menuntut hak atau gisas bukan penguasa (Imam) 


4 27 


SIA PNS Sie PUN PAJU gp ba JAG 


EE lg 


6379. Telah menceritakan kepada kami Abul yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad, bahwasanya Al A'raj menceritakan 
kepadanya, bahwa Abu Hurairah berkata, dirinya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Kami adalah orang-orang terkemudian (generasi pungkasan) di dunia, 
namun menjadi orang-orang pemula (angkatan pemula) yang masuk surga di hari kiamat." 


A 


KAA 335 ga NG خر‎ fi 


r 


2 d 2 ye 4 5 Par ta 
EA BE WAE SERBA SE OA a و‎ 


6380. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya -dari Abu 
Hurairah-) "Jika seseorang mengintip rumahmu padahal kamu tidak mengijinkannya, lalu 
kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat 
dosa karenanya." 


Li 
“G6 45 


aa yura NGA nada ANAN NGA AKNG NGA‏ قَسَدَدَإلَيَه 
Muy GG KANA KAS‏ 


A 


6381. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Humaid, ada seorang laki-laki mengintip rumah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka 
beliau memperlihatkan anak panahnya kepadanya. Saya (Yahya Al Qaththan) bertanya; 
'Siapa yang menceritakan hadits ini kepadamu? ' Humaid menjawab; Anas bin Malik. 


Bab: Jika meninggal atau terbunuh ketika pasukan campur baur 


S A - PA 


SLE MAN An Naah SAS, a K ang ai 


Za 56 2 
NA SI dea ADA EU LANANG Laba EA وه‎ 


LA 
e 


JA الما احج‎ SEN ءادالا ي‎ Ia duel Pia ESA Pur 


A 


- A Pa Lae, Bb 


sz هي‎ ase Gaga م د‎ 1 4| ALA sb aa 2*2 aU NG 
يال‎ bad قي َير حى‎ Kana Se GEN DUS قال عرو‎ SAN کل وه قال حَدَيْقَهَعَفَرَ‎ 


6382. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin manshur telah mengabarkan kepada kami Abu 
Usamah, Hisyam mengatakan, ia mengabarkan kepada kami dari Ayahnya dari 'Aisyah, 
mengatakan, Dalam perang Uhud kaum musyrikin kocar kacir dan Iblis berseru; 'hai hamba 
Allah, awas barisan belakang kalian! ' Maka pasukan depan kaum musyrikin berbalik kearah 
belakang sehingga tubrukan sesama mereka tak terelakkan. Lantas Hudzaifah melihat 
anggota pasukan satu persatu, dan dia dapatkan ayahnya, Al Yaman. Maka ia berseru: 'hai 
hamba Allah, awas itu ayahku, awas itu ayahku! ' Aisyah berkata; Demi Allah, kaum muslimin 
tak sabar menahan diri hingga mereka membunuh ayahnya. Khudzaifah kemudian 


mengatakan, 'Semoga Allah mengampuni kalian." 'Urwah berkomentar, pada diri Khudzaifah 
tiada henti tertanam sifat-sifat kebaikan hingga ia menjumpai Allah. 


Bab: Terbunuh karena senjata sendiri, maka tak ada tebusan 


1 


A A بن‎ 
NANGEN NG ل‎ NANG? E Alat Tan LA Ra 24 ا‎ NA 24 25 ر ی‎ 
Pa 
PA yg 4 7 G 
ل و‎ Tia $ AS Tar الا‎ PA A L42747? 2832 311 BL Ac 
4 


E ANG Z Ata 7 PA PWA‏ 4 214 ر A Pa‏ 2 و 
وسل مَنَالسَّايقَ قال و IS Sal‏ جه اله فقالو ا يا AA At La bas Cak NDANG gan‏ 


A z A A A 
SEN EA ا حط‎ ABS jas pak aki ISA Da JUS 
ر ص‎ pa - 
Agt 
| 


2 KUNG GK at Wa” A 2 7 5 ود‎ F يور مه‎ 7 
Wa LS dun ASA ر‎ Asu BN GE سَلْمَ‎ TA 


Pd AL 9 و‎ tg, 2,2 ر‎ 

akta SJSN تمجاه د مجاه د و‎ or جر ين‎ NASI 
6383. Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' mengatakan, Dahulu kami berangkat bersama 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ke Khaibar. Salah seorang pasukan berujar: 'Wahai Amir, 
perdengarkan syair-syairmu kepada kami! ' Lantas Amir Ibn Al Akwa' memperdengarkan 
bait-bait syairnya sehingga terdengar oleh mereka. Selanjutnya Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya, "Siapa yang menggiring unta-unta kita?" 'Sahabat kita, Amir bin Al akwa' 
Jawab para sahabat. Nabi Terus memanjatkan doa: "Semoga Allah merahmati dia!" Para 
sahabat berujar: 'Ya Rasulullah, apakah engkau memberi kami kenyamanan lewat 
perantaraannya' pagi harinya ia meninggal, selanjutnya para sahabat berkomentar 
(mengenai peristiwa 'Amir): "Sungguh amir sia-sia amalnya, ia telah membunuh dirinya." 
Ketika aku pulang, para sahabat berbincang-bincang dengan mengatakan bahwa Amir bin Al 
Akwa' sia-sia amalnya karena telah membunuh dirinya sendiri. Maka kudatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dan aku berkata, 'ya Nabiyullah, demi ayahku dan ibuku menjadi 
tebusanmu, orang-orang beranggapan bahwa saudaraku, Amir, sia-sia amalnya! ' maka 
Beliau bersabda: "Bohong semua yang mengatakan seperti itu, bahkan ia memperoleh dua 
pahala, sungguh ia orang yang bersungguh-sungguh sekaligus menjadi mujahid, mana ada 
pembunuhan yang lebih sadis dari seperti yang dialaminya?" 


Bab: Jika seseorang menggigit lantas kedua gigi serinya tanggal 


4 و‎ Z% و و‎ >, Z A A AAA MAWA A A کر — ر‎ 
ANA Sen ni gas E NAN NGGE AAN Sit 


A Pa G - 
PAK An gn 3 a LZA KA) Za A A Pa 
ua AAN be ga NY) | gana GOS يدر جل فر ع يَدَهمِنَ قمه فو قَعَتٌ‎ 
1 A 1ج | له‎ Tea الول‎ A 
Wap VISA jani US SEA أحَد كم‎ 
6384. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Oatadah mengatakan, aku mendengar Zurarah bin Awfa dari 


'Imran bin Hushain, berkata: seorang laki-laki menggigit tangan seseorang, yang digigit lantas 
menarik tangannya dari mulutnya sehingga dua gigi serinya tanggal, lantas mereka 


mengadukan sengketa ini kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam, dan Nabi bersabda: "Salah 
seorang diantara kalian menggigit saudaranya sebagaimana kambing jantan menggigit, dan 
tidak ada diyat." 


Dana, A وا‎ £ AS ا و ر و روا م و‎ Aa 2,2 واه‎ 2 2 Sera 
AS EA Nai JA عَنَعَطاءِعَنَصَفْوَانَ بن‎ PAGE عاص‎ PN SAS 


Wi 


4 Pa ر‎ Zr 4 DM 
24-2212149 LA 9% Liu MY MAKAN j - 
Agak الَنَبِيّ صل الله‎ ake Gb a) 


6385. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 'Atho' dari Shafwan 
bin Ya'la dari ayahnya mengatakan, pernah aku berangkat untuk suatu peperangan, 
kemudian ada seseorang yang menggigit sehingga kedua gigi serinya tanggal, dan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menganggap kasus ini tak dianggap (tak ada diyat). 


Bab: Gigi diganti dengan gigi 


£ 
KEDA PBA KN NN رضي‎ a Ai Se 
pa A A يفي‎ 7 Z صاب‎ 


4 


PAR Paan GEA AN 


6386. Telah menceritakan kepada kami Al Anshari telah menceritakan kepada kami Humaid 
dari Anas radliallahu 'anhu, anak perempuan Nadhr menempeleng seorang hamba sahaya 
sehigga gigi serinya tanggal, maka mereka mengadukan perkaranya kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, dan Nabi memerintahkan qisas berlaku. 


Bab: Diyat jari jemari 


Jak PIa A ÉN É Ék heia Ke ء‎ EA E ASSAT 
4 ad 44 Z pd ye 
A 


PER le NGA‏ 0 رار ےہ ودام ثم و 200 > Z Fa‏ سے وور دمع اده 
SU Sae ba NA as) Ng Kasa SAS ALAN a pa aa‏ 
Z ..‏ 


Pa La 2‏ 
a a‏ دوو NG DA‏ مور Dgn Nang‏ الهو NG‏ کے + 
: مدع ابم عاس قا سيعت التب صَلى الله 
عن = J‏ عن ابن باس J‏ 4 بي Pra a‏ 


6387. Telah menceritakan kepada kami Adam dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari 
Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda, "Ini dan ini sama saja, " yang 
beliau maksudkan kelingking dan telunjuk. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Basyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi "Adi dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah 
dari Ibnu Abbas mengatakan: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Semisal 
hadits diatas. 


Bab: Jika beberapa orang membunuh bersama (kolektif), apa semuanya dihukum? 


0 


A 
A 254 - 


ANENG 2 or 5 يم وم د هع ةرام راو م و 5 2 ور‎ S 
BJB MALE ANA سی نأب عَايِشْةعَنّ‎ sa SAS سفيان‎ yi gami دح دتا‎ 


. 
A 


د و م 5 هورم 4 Aoz‏ و م ر دو ر ر A, PIN‏ 
- 4 ۰ ار A‏ سے ZAH‏ وو 22 ر 5 ر ساس 9< g >. &. DA‏ 


23 ر‎ A BARA 


0 tai 04 ta 4 PA - SANTI PPA Da Z 2 
Man PETA HA Kap a a HA KA a A 
í 354 z > 4 PR 
S3 LAI “sisi, IN BI SA 
6388. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu 'Aisyah dari 'Ubaidullah bin 
Abdillah mengatakan; 'Aisyah mengatakan; 'Dahulu kami memasukkan obat ke mulut 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ketika beliau sakit, beliau memberi isyarat kepada kami 
yang isinya; "Janganlah kalian memasukkan obat ke dalam mulutku'. --Kata Ubaidullah, kami 
mengira bahwa beliau ucapkan karena orang yang sakit memang tidak suka obat-- Dikala 
Nabi telah sadar, beliau berkata: "Bukankah kalian telah kularang memasukkan obat ke 
dalam mulutku?" -- Kata Ubaidullah, kami berpendapat bahwa itu pertanda beliau tidak suka 
obat- Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang pun 
diantara kalian sekarang, kecuali mulutnya harus dimasuki obat dan aku sendiri harus 
menyaksikannya, selain Abbas, karena ia tidak ikut bersama kalian." 


Bab: Qussamah 


ANE MEN ESA An AA ai Dani SIS gê PASS 


SAN isaka NE  H AS AA 5 ائطفو الل حير‎ ayal BEKASI 


asah EN صل‎ ANN اط كفو‎ BEAN NS GG fi و جف‎ 


PA 
2A و‎ 


PENIS KN KN IE KS PE ایا رسو ل اله انط كفا ل‎ NG 
4 - < Pa MA Fed NA کی م‎ Ap DESAIN 
LANA FÍ Ms aá iks Wal dea 

Sa Jah Sa LA gêni Ih a SA 


6389. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sa'id 
bin Ubaid dari Busyair bin Yasar, seingatnya ada seorang laki-laki Anshar yang bergelar Sahl 
bin Abi Khatsmah mengabarinya bahwa: Beberapa orang kaumnya berangkat ke Khaibar, 
setibanya disana mereka berpencar, lantas mereka mendapatkan salah seorang dari mereka 
terbunuh. Mereka pun berujar kepada penduduk yang kawan mereka terbunuh disana: 
"kalian telah membunuh kawan kami!" Penduduk tersebut mengelak seraya mengatakan: 
'Kami tidak membunuh dan juga tidak tahu si pembunuhnya.' Lantas para sahabat 
mengadukan perkaranya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 'Ya Rasulullah, kami 
berangkat ke Khaibar, selanjutnya kami dapatkan kawan kami terbunuh.' Nabi menjawab: 
"yang berbicara yang paling tua, yang berbicara yang paling tua!" Lalu Nabi mengatakan: 
"kalian harus membawa bukti terhadap si pembunuhnya!" Para sahabat menjawab: 'kalau 
bukti kami tidak punya! ' Nabi menjawab; "kalau begitu suruhlah kaum yahudi itu untuk 
bersumpah!" Para sahabat menjawab: 'Kami tidak percaya dengan sumpah orang-orang 
yahudi." Rupanya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tidak berkenan jika darah 
sahabatnya sia-sia sehingga beliau sendiri yang membayar diyatnya dengan sebanyak 
seratus ekor unta. 


ر ت ورو - Aa 2 Tap‏ 23 و 7 و 
ag a P D ea AN Ca‏ 


rd 
ra a d 


FA ر رع‎ 2 11x 


e : Su KA ARE A EuJ MEI fu 
MEI P3 منينَعِنَدَكَ‎ A aig EN SIB JAE 25 3 ES Len 


NGANG AKE giay aá Jin ر‎ JEN An PETS 
AZ MU < - 


AAN MAKA AA anak DN جنه قا للا قلت اراي تلو‎ SEA 
Ja NAN daa LE IA AA BNI وَل‎ 
58565 NIS AAN JAS Ma 
SAN طف‎ ka ALAN YAN AAA SAN I BAN JS UAN 
SEA ESA PA Snap ANE اغ ن ا‎ S3 
ERA NS GENG NY A AA haa ALAN A AS JEN PAS 


Al Kelas AN ON Arap AN dái Kk ABA 
AN PE SA Alena 3 Pr ابَلَ فَحَرَ‎ GUN Ana ya 9 


an 
40100 zz A 


ahofia LEAN SA SAN aság 
A PORE HE جلو تمر‎ S seebi AOA ھکار‎ iT 


PE SAN AS TEA NN AO A3 SA $u‏ ا 
A‏ 
an LAS YANG‏ دع حَدِينِي NGGEN‏ ڪن جت Jian‏ 


Ge” ور‎ EA NAK 


agan li Pat, ANA AR AA pa CAS الهلا ير‎ 34453 
21 AN. Aa Si as Nya Bib aki A AI, 
KANAN AN AL > طني الم قر‎ pa بصا‎ AAA Sad 
Pe SA نخدت‎ Como a Kuan 3 
Pakek دنه‎ gisa Saa 56 Also Na sae Pars NIS ag A 


LAB AI حسمن‎ JÊG 33 ANYANA ISA AI ارس‎ 


ül سيا‎ sal Sa ani PAS اما الو‎ 6 
A 


NA YA Aya rapat alan AGA كك لكلف‎ 
Sasa 


pap P SB RACORE ER 


WA 


02008 LANG Pera Sema 

JB PA Jaka قم تسو‎ Dh PA AISI BE ajal, ga 

Hina SNG يقس م‎ a Sana gA جلا‎ 56 7 GAN ala ai 
BAN iiaii is AJ PEN MISS» امكاتةر جلا َر‎ JET Pal 


s 
A 


SAYANG ea AN EN gaip MN th 


MA 


KANGA PEN Van soko AE súl الْمَادْعَلَ الْحَمُسِينَالذِينَاكْسَمُوَاقَمَانُو‎ 


A 


KAA saia ا و مزق‎ ng 0 a 


6390. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abu Bisyr Isma'il bin Ibrahim Al Asadi telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Abi 
'Utsman telah menceritakan kepadaku Abu Raja” dari keluarga Abu Oilaba, telah 
menceritakan kepadaku Abu Oilabah: Umar bin Abdul aziz suatu hari menghamparkan kasur 
tamunya untuk umum dan memberi mereka izin, mereka pun masuk. Lantas Umar bin Abdul 
azis bertanya: 'bagaimana pedapat kalian tentang Oosamah? ' Kami menjawab: 'Oosamah? 
Qisas karena Oasamah adalah benar, para khalifah pernah memberlakukan qisas karenanya.' 
Lantas Umar bin Abd aziz bertanya padaku -yang ketika itu dia memberiku kedudukan 
special untuk membimbing masyarakat- aku menjawab: "Wahai amirul mukminin, engkau 
mempunyai panglima-panglima tentara dan pejabat-pejabat elit arab, bagaimana 
pendapatmu sekiranya lima puluh orang diantara mereka bersaksi bahwa seseorang yang 
telah menikah di Damaskus melakukan perzinahan padahal mereka tidak melihatnya, apakah 
anda merajamnya? ' "TIDAK" Jawabnya. Saya bertanya lagi: 'Bagaimana pendapatmu 
sekiranya lima puluh orang diantara mereka bersaksi bahwa ada seorang laki-laki di Himsh 
telah mencuri, apakah engkau potong tangannya padahal mereka tidak melihatnya? ' 
"TIDAK" Jawabnya. Maka saya berkata: 'Demi Allah, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
sama sekali belum pernah membunuh seorang pun kecuali karena salah satu alasan diantara 
tiga; Seseorang yang membunuh secara sengaja, maka ia harus dibunuh, atau seseorang 
yang berzina setelah menikah, atau seseorang yang memerangi Allah dan rasul-NYA dan 
murtad dari Islam." Lantas orang-orang menyela pembicaraan: 'Bukankah Anas bin Malik 
menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah memotong seseorang 
karena pencurian dan mencongkel matanya, dan membiarkan mereka terhempas di terik 
matahari? ' Kujawab, 'akan saya ceritakan kepada kalian hadits Anas yang Anas sendirilah 
yang menceritakan kepadaku: Bahwasanya sekelompok orang dari kabilah 'Ukl sejumlah 
delapan orang menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, mereka berbaiat kepada 
beliau menyatakan kelslaman. Tapi mereka tidak cocok dengan iklim Madinah sehingga 
tubuh mereka sakit. Lalu mereka mengadukan keluh kesahnya kepada Rasulullah 


Shallallahu'alaihiwasallam. Nabi menyarankan: "Tidakkah sebaiknya kalian berangkat 
bersama penggembala unta-unta kami sehingga kalian bisa memperoleh susunya dan air 
kencingnya (untuk berobat)?" "baiklah" Jawab mereka. Mereka pun berangkat dan meminum 
susu dan air kencingnya sehingga sehat. Tapi mereka malah membunuh penggembala 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan merampok unta-untanya. Kejadian ini akhirnya 
sampai kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Nabi pun mengirim pasukan untuk 
memburu jejak mereka. Mereka berhasil diringkus dan diseret di hadapan Nabi. Maka Nabi 
pun memerintahkan mereka untuk dipotong tangan dan kaki mereka dan mata mereka 
dicongkel. Lantas Nabi membuang mereka di terik panas matahari hingga tewas.' Saya 
bertanya, 'Siapa lagi yang lebih sadis daripada mereka? Mereka murtad dari Islam, 
membunuh, dan merampok.' Kemudian 'Anbasah bin Sa'id mengatakan: 'Demi Allah, saya 
belum pernah mendengar seperti hari ini sama sekali." Saya berkata: 'Apakah engkau 
menolak haditsku ini hai 'Anbasah? ' 'tidak, engkau telah membawakan hadits seperti apa 
adanya. 'Demi Allah, tentara ini akan tetap dalam kebaikan selama syaikh ini hidup ditengah- 
tengah mereka.' Aku terus melanjutkan: dalam kasus seperti ini, juga ada pedoman lain dari 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, kisahnya, Pernah beberapa orang anshar menemui 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Mereka berbincang-bincang bersama beliau, lantas 
seorang dari mereka keluar dari tengah-tengah mereka, dan ternyata ia dibunuh. Sesudah 
pembunuhan itu, para sahabat keluar, mereka temukan sahabatnya telah terbunuh 
bersimbah darah, sehingga mereka laporkan kasusnya kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam. Kata mereka, ' Ya Rasulullah, kawan kita yang tadi berbincang- 
bincang bersama kita, kemudian keluar dari tengah-tengah kami, ternyata ia telah 
bersimbah darah.' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam keluar dan bertanya: "Menurut 
kalian, siapa yang kalian terka?" dalam redaksi lain "Siapa yang kalian sangka telah 
membunuhnya?" Mereka menjawab: 'kami pikir, kaum yahudilah yang telah 
membunuhnya.' Rasul pun mengutus utusan menemui yahudi, mengundang mereka dan 
berujar: "apakah kalian telah membunuh kawan kami ini?" Mereka menjawab: 'Tidak'. Nabi 
kemudian mengatakan kepada para sahabat: "apakah kalian rela jika lima puluh orang 
yahudi bersumpah bahwa mereka tidak membunuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tentu 
mereka takkan peduli jika memang benar-benar membunuh kami! ' Kemudian kaum yahudi 
bersumpah. Lantas Nabi bertanya: "bagaimana kalau kalian memperoleh diyat asalkan lima 
puluh orang diantara kalian bersumpah?" Namun para sahabat tidak mau bersumpah. 
Akhirnya Nabi membayar diyatnya dari kantong beliau sendiri. Saya berkata: Dahulu kabilah 
Hudzail pernah melepaskan (membatalkan) persekutuan (ikrar perjanjian untuk bahagia- 
sengsara secara bersama) semasa jahiliyah. Tetapi Hudzail menyerang satu keluarga Yamani 
di malam buta di Bat-ha'. Seorang yamani dari penghuni rumah terjaga sehingga bisa 
memenggalnya dengan pedang dan berhasil membunuhnya. Kemudian penduduk Hudzail 
datang dan meringkus keluarga yamani dan mengadukannya kepada Umar di Al Mausim. 
Hudzail menyampaikan dengan berkata, 'dia telah membunuh sahabat kami.' Dia menjawab, 
'sesungguhnya mereka (Hudzail) telah melepaskan perjanjiannya.' Lantas Umar mengatakan: 
'Silahkan lima puluh orang Hudzail bersumpah bahwa mereka belum melepaskan 
perjanjiannya.' Lantas empat puluh sembilan orang Hudzail bersumpah bahwa mereka 
belum melepas perjanjiannya. Kemudian salah seorang dari mereka datang dari Syam, dan 
mereka pun meminta orang yang baru datang tersebut untuk bersumpah, namun ia enggan 
bersumpah sehingga harus menebus keengganan sumpahnya dengan membayar seribu 
dirham. Lantas Hudzail mencari pengganti lain untuk melengkapi lima puluh orang. Sedang 
laki-laki yang membayar tebusan tadi, mereka serahkan kepada saudara korban sehingga 
tangannya bergandengan dengan tangannya. Keduanya terus berjalan bersama lima puluh 


orang yang telah bersumpah, hingga setibanya mereka di sebuah pohon kurma, hujan 
mengguyur mereka sehingga mereka terperangkap dalam gua di sebuah gunung. Gua pun 
runtuh sehingga menimpa kelima puluh orang Hudzail yang bersumpah itu dan mereka 
semua mati. Kedua orang sisanya bisa lolos, namun tiba-tiba ada sebuah batu yang 
menggelinding ke arah mereka dan meretakkan kaki saudara yang terbunuh, ia masih bisa 
hidup setahun kemudian lantas meninggal. Saya berkata: Abdul Malik bin Marwan pernah 
menggisas seseorang dengan bukti Qossamah, namun di kemudian hari ia menyesal dari 
yang dia lakukan, dan ia perintahkan kelima puluh orang yang bersumpah untuk dihilangkan 
dari catatan Negara dan beliau memutasikan kelima puluh orang tadi ke negeri Syam. 


Bab: Siapa yang mengintip rumah orang lantas mereka membutakan matanya, 
maka tak ada diyat 


AYAN IE SE 5 ESA AN Ma 


7 


Ce 


LA 


Serai Hi gak kana a Tete و‎ DIA Ag رجلا طمن جر‎ 


6391. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Ubaidullah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas radliallahu 'anhu, ada 
seseorang yang mengintip salah satu kamar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau 
menuju orang itu sambil membawa guntingnya dan beliau sembunyikan untuk 
ditusukkannya. 


Wagé 


SAE EN AE وَسَهُلَ نسر ال اعيا‎ Ia IA GA Ayak ANY 


2 


Aa yeee deal gala عليه‎ AN AN ليوو ىول‎ aiet AS AP 3 
Ang سو‎ SEA gas al ESAI AAA IA AS SA سول الله دض‎ ta ar 
LAI AN dat kijaka او‎ 


6392. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Syihab, Sahal bin Sa'd as Sa'idi mengabarkannya, ada seseorang yang 
mengitintip melalui lubang pintu kamar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu 
beliau tengah menyisir kepalanya, ketika Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melihatnya, 
beliau bersabda: "Kalaulah aku tahu bahwa engkau mengintip, niscaya sisir itu kutusukkan 
pada kedua matamu, " lalu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, "Hanyasanya ijin 
demi pandangan." 


AA NGGE ale AN الك‎ PIA AAS عدا‎ SHALA 


A 
و‎ 04 


PA SANG, 2 7 3‏ 2 4%- و ر سے م ر رو Pa‏ 
AL r‏ ص ار ah‏ © سا2 a‏ ?61 دب wa Ngan)‏ 22( و 2 7و 
صَل عليه و er SER AA IE ASI aLa‏ يک عَليَكَ 


6393. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah 
mengatakan, Abul Oashim Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika seseorang 
mengintipmu tanpa seijinmu, lantas engkau tusuk dengan tongkat sehingga matanya buta, 
maka tak ada diyat atasmu." 


Bab: Tebusan (Diyat) 


Zar A Ban, SA SRA CAN A 55 (WA na 
ja sai AT 30) TANG US Ke JLN ضي‎ ; SEE 
SAS ر جلف‎ RKA JANGAN) Ga Kera AN SAN 


د 


AAA واولا‎ me IG ذ‎ EN Jen وَمَافي‎ Sekam 


6394. Telah menceritakan kepada kami Shadagah bin Al Fadhl Telah mengabarkan kepada 
kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Mutharrif mengatakan: aku mendengar 
Asy Sya'bi, dia berkata: aku mendengar Abu Juhaifah mengatakan, aku bertanya kepada Ali 
radliallahu 'anhu: "Apakah kalian mempunyai sesuatu yang tidak tersebut dalam alquran? ' 
kesempatan lain dia berkata: 'yang tidak ada pada orang-orang? ' ia menjawab: 'Demi Dzat 
yang membelah biji-bijian dan mencipta manusia, kami tidak mempunyai selain yag terdapat 
dalam al Qur'an, kecuali kepahaman yang diberikan kepada seseorang terhadap kitab-Nya 
dan yang terdapat dalam lembaran.' Saya bertanya: 'apa yang terdapat dalam lembaran? ' ia 
menjawab: 'yaitu membayar diyat, membebaskan tawanan, dan janganlah seorang muslim 
dibunuh karena orang kafir." 


Bab: Janin yang dikandung 


AE MSN ELISA In EN SA شف احا مالكو‎ PAN SAS 


A 


Lao AN 


Sa قار‎ PN Ea Za Se Aa 


Z 
PEE a 


A 0 2 2 7 PA 5 
CAPE NE ټ ن‎ 
2 ag" Pe Ona ر ل و‎ aa Ay CE.” 

جَنِيتَاقَقَضَى رَس ول الله صل Pa A‏ 

6395. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dan telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik 
dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ada 
dua wanita Hudzail, salah satunya memukul yang lain sehingga janin yang dikandung 


keguguran, dan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan untuk membayar 
ghurrah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan. 


PRA لني‎ Eta D SALAH D 


bia 1000 و‎ Akh Gra? مَك‎ 


6396. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Mughirah bin Syu'bah 
dari Umar radliallahu "anhu, ia pernah meminta pendapat mereka mengenai menggugurkan 
janin wanita. Kontan Mughirah mengatakan: 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan 
dengan ghurrah, budak atau hamba sahaya.' Muhammad bin Maslamah memberi kesaksian 
bahwasanya ia pernah menyaksikan Nabi shallallahu "alaihi wasallam memutuskan 
sedemikian. 


5 


ata GEN صل‎ NG a MEN ea DG ai 


3 في الس فط JÊG‏ الْمُغي GN‏ سَعِعتهُكَصَى فيه بِغَْةِعَبَدِأَوَ أَمَدَكَالَانْتِمَنْيشْهَدْمَعَكَعَقَ Kk‏ 


2 z 
A 22% is 


SAE A SMA Jian سم‎ ya AN AAN Biarkan PAS 


ور مور د 


SA PNS Sg E aan ya 


Akan gale KA) GA NS عَنْعْمَرَ‎ 


6397. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Hisyam dari ayahnya, Umar 
pernah meminta kesaksian orang-orang, siapa diantara mereka yang mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan masalah keguguran janin (yang di pukul). Maka Al 
Mughirah mengatakan, 'Aku mendengar beliau memutuskannya untuk membayar ghurrah, 
budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, ' lantas Muhammad bin Maslamah 
mengatakan, 'aku menyaksikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan seperti ini." Telah 
menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Sabig telah menceritakan kepada kami Za'idah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya ia mendengar Mughirah bin Syu'bah menceritakan 
tentang Umar, bahwa ia pernah meminta pendapat orang-orang tentang keguguran janin 
wanita semisalnya. 


Bab: Janin yang dikandung dan tebusan atas orangtua 
AH A ابْنِشِهَابٍعَنْسَعِيدِ بن‎ ENG ف‎ Nan 


SEE Si aia AS esa Aneh Kena 


A 


r la 2 
AE ا‎ 6 PMI 
px 


6398. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam pernah memutuskan (diyat) janin wanita dari bani Lahyan dengan 
nilai setara ghurrah, budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, kemudian wanita yang 
beliau putuskan untuk membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam putuskan warisannya untuk anak-anaknya dan suaminya, sedang 
pembayaran diyat bagi 'ashabahnya. 


3 4 
EN ka GAN وا‎ la ل‎ zc A م او‎ Ph 2 م‎ -A و‎ 


< 4 


N 4 las 6 aa 
PET PA 23 هدیل قر‎ ANI si rn PEA 


ga - رت ل‎ 66 ak 22 و و‎ 3 2? PRA 
AAS AN la ya Pena BARAH GAK بِحَجَر‎ 


A 


و 


GAS ENG NB سى‎ PMN 


6399. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Wahb telah menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dan 
Abu Salamah bin Abdurrahman, Abu Hurairah radliallahu "anhu mengatakan, Ada dua wnaita 
Hudzail yang berkelahi sehingga salah satunya melempar yang lain dengan batu sehingga 
membunuhnya dan menggugurkan kandungannya, lantas orang-orang mengadukan 
sengketa ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau putuskan diyat janin 
sebesar ghurrah, setara budak laki-laki atau hamba sahaya perempuan, beliau putuskan 
diyat wanita ditanggung 'agilah-nya. 


Bab: Meminta pertolongan budak atau anak kecil 


ce 
2 O 8 Kania 


SAS عَبَ‎ AE PEN CAENIA عَمَرُو‎ ei 


r 
“ IM WA Z 


Ta EN SBY sdg áló sb سَلَّمَالْمَدِيئدَأَحَدَأَبُو‎ GIE اوقل‎ 


r [4 


sa NIGANG AENG peda KS قَلْيَخْدُمَكَقَالَ‎ IS ENENG ANG gan JUS 
Kata San a íá; SN (SBL صَنَعْتُهُلْم صَنَعَتٌ‎ 


6400. Telah menceritakan kepadaku Amru bin Zurarah Telah mengabarkan kepada kami 
Isma'il bin Ibrahim dari 'Abdul "Aziz dari Anas mengatakan, dikala Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam datang ke Madinah, Abu Thalhah menggandeng tanganku dan 
mengajakku menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar: "Wahai Rasulullah, 
Anas adalah anak belia yang terampil, baik sekali jika ia menjadi pembantumu! ' Kata Anas, 
maka aku membantu beliau baik ketika beliau di rumah maupun bepergian, dan demi Allah, 
beliau tidak pernah menggerutu terhadap yang kulakukan dengan mengatakan, 'mengapa 
kau lakukan seperti ini! ' Dan tidak pernah pula beliau menggerutu terhadapku karena 
pekerjaan yang tidak kulakukan dengan mengatakan: 'mengapa tidak kau kerjakan ini hah! ' 


Bab: Tambang dan sumur yang mencederi tak ada kewajiban diyat 


MEN LAN gg Aan دتا ابض هاب‎ AMS سف‎ AE SS 
> no Pd 7 


SEA UANG da sela Je ANG شو‎ PER 
SAPI اروف ال‎ A وَالْمَعْرنُ‎ 


6401. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dan Abu 
Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, bahwasanya Rasulullah 
bersabda: "Binatang ternak yang mencelakakan tidak ada kewajiban diyat, sumur yang 
mencelakai juga tak ada kewajiban diyat, Pertambangan (yang mencelakai juga) tak ada 
kewajiban diyat, dan harta karun zakatnya seperlima." 


Bab: Sumur yang menjadikan celaka tak ada kewajiban diyat 


MA MEN Je 2 A2 KEM ea Ken a Sen 8 ) 2 ANGGA 2 
SAINS NISN AA s جُبَار‎ PEN Na Aan 


6402. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Binatang ternak yang mencederai tak berkewajiban membayar diyat, 
sumur yang menjadikan celaka juga tak ada diyat, pertambangan yang menjadikan celaka 
juga tak ada diyat, dan harta karun zakatnya seperlima." 


Bab: Dosa bagi yang membunuh ahli dzimmah bukan karena kesalahan 


دو و 2 DA RAW AAA‏ ر اور 32i‏ ».2 - 
Wana PILLS AA Ae Na‏ اوكا خا وغ NA‏ تو عدر و عه 


Pd Pai 


MAR : KALA‏ مَنَقَكَلَتَفْسَامُعَاهَدَالَمْ ترح 5 Kas‏ وَإِدَّرِيحَهَالَيُوجَدَمِنَ 


“ 


Cas 1 


6403. Telah menceritakan kepada kami Oais bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al Hasan telah menceritakan kepada kami 
Mujahid dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang 
membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian (mu'ahid) dengan pemerintahan 
muslimin, ia tak dapat mencium harum surga, padahal harum surga dapat dicium dari jarak 
empat puluh tahun." 


Bab: Orang muslim tak boleh dibunuh orang kafir 


Z z 2 
STAAL A TAN 


e 4 Ti ٠ 2 
WW A ana اا‎ ey, ACACA 
Gi 5 LANG زا اسن‎ 0 PEA E 5 222% 2? ر ر و‎ 
کک‎ Ia aA PA Kg NE a 


KAN ALIAN NE NEH kih عند‎ JANE Nga ENI Ban 


PEDA 


st kawa MIGUEL AN ga EN IS AA ie 
مُسَلِمُ بکافر‎ Ja JA me IG 35 EN JELANG A کا‎ 


6404. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Mutharrif, bahwa Amir menceritakan kepada 
mereka, dari Abu Juhaifah mengatakan; Pernah aku berkata kepada Ali -lewat jalur 
periwayatan lain-telah menceritakan kepada kami Shadagoh bin Al Fadhl telah mengabarkan 
kepada kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Mutharrif Aku mendengar Asy 
Sya'bi menceritakan dengan mengatakan: aku mendengar Abu Juhaifah mengatakan: aku 
bertanya kepada Ali radliallahu "anhu: "Apakah kamu mempunyai sesuatu yang tidak 
terdapat didalam algur'an? ' sesekali Ibnu Uyainah mengatakan dengan redaksi: "sesuatu 
yang tidak dimiliki manusia? ' ia menjawab, 'Demi Dzat yang membelah biji-bijian dan 
mencipta manusia, kami tidak mempunyai selain yang terdapat dalam al Our'an, kecuali 
pemahaman yang diberikan kepada seseorang terhadap kitabNya dan yang terdapat dalam 
shahifah.' Saya bertanya: 'apa yang terdapat dalam shahifah? ' ia menjawab: 'kewajiban 
membayar diyat, membebaskan tawanan dan tidak boleh seorang muslim dibunuh karena 
orang kafir. 


Bab: Muslim menempeleng yahudi ketika marah 


rg 


Alho Na AU ANA 
ANA لايرو‎ a 


2 LAH 


6405. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Amru bin Yahya dari Ayahnya dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jangan kalian memilih-milih diantara para nabi." 


- - 
ع م وء ?222 


GA سويد‎ An P مر‎ ENG f داش مد و‎ 


A 


WA 


ISA A3 $ z3 si ATE ME EA Ip AA A5 AS 18‏ وَرَجُلَامِنَ 
Sa 4t Se a Nada‏ 36366 56 للك 45 ål SA Pu‏ 
AE LET NE aa MAS Pekan HI sa‏ دصل الله A BAS‏ 


2 IM 
MB 


L DL L Six -£ bi 34 ر 1ه‎ 2 ASN 
m 385 AA ANA Magang و‎ ÊNGG saksana SENG Gan 


NAK (are 4 


PA 56 As Dp ag A 7 ZENTAS SIs RÎ A 
Já يُفيىفإذا أا بمو س آخذبقَايمَةَمِنَقو ايم العش قلا دري‎ AREE 
A 


P. 


6406. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Amru bin Yahya Al Mazini dari ayahnya dari Abu Sa'id Al Khudzri 
mengatakan, seorang laki-laki yahudi mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang 
ketika itu wajahnya telah ditempeleng, ia berujar; 'Hai Muhammad, salah seorang 
sahabatmu dari Anshar telah menempeleng wajahku.' Nabi bersabda; "panggil dia!" Lantas 
para sahabat memanggilnya, dan Nabi bertanya: "Mengapa kau tempeleng wajahnya?" dia 
menjawab; 'ya Rasulullah, aku melewati orang-orang yahudi, lalu aku mendengar dia 
mengatakan; 'Demi Dzat yang memilih Musa diatas semua manusia.' Saya berujar; 'Dan 
diatas Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam.' Maka pada saat itu aku terbawa amarah, 
sehingga aku menempelengnya.' Nabi terus bersabda: "Jangan kalian memilih-memilih aku 
diantara para nabi, sebab padahari kiamat nanti manusia pingsan, dan aku yang pertama- 
tama sadarkan diri, namun ternyata Musa telah memegang penyangga arsy, saya tidak tahu, 
apakah dia siuman sebelumku ataukah ia telah memperoleh pembalasan dari 
kepingsanannya di bukit Tursina." 


Kitab: Meminta taubat orang-orang murtad dan para pembangkan serta 
memerangi mereka 


Bab: Menyekutukan Allah dan hukumannya 


As اور‎ 


KEM go AN AÉ NGE 


2 


SERA a Ana Fasa PAC JANG 
SEE EA iba ALA! آمَسُوَاوَكَم يَلِيسُوا‎ Tai Ian) isis 
E A 


g Ag ص‎ A صم‎ 2 AWE Pa 4 + وم‎ 

NG AA ala ALAN Je NG رسو‎ NG AN يلس‎ NAN IG gala ale 
An تر نن‎ 

A ك طلم‎ ENG NENETS] 


6407. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Ibrahim dari Algomah dari Abdullah radliallahu 'anhu, mengatakan: 
'Dikala diturunkan ayat, 'Sesungguhnya orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan 
keimanan mereka dengan kezhaliman' (OS. Al an'am 82), para sahabat Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam merasa gusar, sehingga bertanya, 'Siapakah diantara kami yang tidak 
mencampur keimananya dengan kezjhaliman? ' Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
menjawab, "Bukan itu yang dimaksudkan, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman; 
'sesungguhnya kesyirikan adalah kezhaliman yang besar" (OS. Lugman 13) 


Jne AS yak Lag BA حو حَدَدَنِي‎ EPA RN ENTAH خاد‎ 
KIM esa ن أ بكر عن‎ PE AG F E Aa A 
EÉ S a MEG a JALIN CN sa Setan 
SEN ENTE SST 


6408. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Bisyr bin 
Mufadhdhal telah menceritakan kepada kami Al Jurairi -lewat jalur periwayatan lain- telah 
menceritakan kepadaku Qais bin Hafsh telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ibrahim 
Telah mengabarkan kepada kami Sa'id Al Jurairi telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman bin Abu Bakrah dari ayahnya radliallahu 'anhu mengatakan, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar lainnya adalah 
menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, kesaksian palsu, kesaksian palsu (beliau 
mengulanginya tiga kali), atau ucapan dusta, " beliau tidak henti-henti mengulang-ulanginya 
sehingga kami mengatakan: 'Duhai, sekiranya beliau diam." 


- 
GA Aap‏ وو راع هو مس 


EAPC A مو سی‎ BE pb Nan PI NASA حَدَكِْي‎ 


BAL sale MAAE 2 WE AIA a‘ 22 2% 2222, ۶ 
yiglasa AN aa) Sula: AEE AN لشعيي َي اين مرو رضي‎ | 


A 


2 6 ر ۶ 2 


me JUL PIL sana بال قال مَادَاقال عقو‎ LAN ANE رَس ول الما‎ 
CAN يسلو هُوَ فیا‎ AJE Ana NGGEN Ra 


6409. telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Husain bin Ibrahim telah 
mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Musa Telah mengabarkan kepada kami Syaiban 
dari Firas dari Asy Sya'bi dari Abdullah bin Amru mengatakan; Seorang arab badui menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan bertanya: "Waya Rasulullah, apa yang dianggap dosa- 
dosa besar itu? ' Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah" 'Lantas selanjutnya apa? ' 
Tanyanya. Nabi menjawab: "Mendurhakai orang tua." 'selanjutnya apa? ' Tanyanya. Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Sumpah ghamus." Kami bertanya: 'apa makna 
ghamus? ' Beliau jawab: "maknanya sumpah palsu, dusta, yang karena sumpahnya ia bisa 
menguasai harta seorang muslim, padahal sumpahnya bohong belaka." 


Sia NA sap a A A KANA Ag ZA Ae 
0 4 


Liga ga ÉLEK GANG ge Tn 


A 


PETA ES Pa KERN A ملف الْجَاهِلِيَدَوَ‎ 


6410. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Manshur dan Al A'masy dari Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud radliallahu 'anhu 
mengatakan, seorang laki-laki bertanya: 'ya Rasulullah, apakah kami dihukum karena 
kelakuan-kelakuan kami semasa jahiliyah? ' Nabi menjawab: "Barangsia berbuat baik dalam 
Islam, maka tak dihukum kelakuan-kelakuannya semasa jahiliyah, sebaliknya barangsiapa 
berbuat buruk dalam Islam, ia dihukum semenjak kelakuan awalnya dan akhirnya." 


Bab: Laki-laki dan wanita murtad serta tawaran meminta bertaubat 


4 4 KANG PA Ia, د وهو ر‎ PP aa ر ت عو سار‎ 
Bs NGE D NG BAS Jadi NASA : JUN Anta 


ng WA 7 


4 a 
MERASA الم حر‎ 


= A 


í A SARA KAN 


LS NG GA GANG AAS حر‎ bata ga 


Aa G 3G 


NG Kan Jas sia a pala عليه‎ á feá SIA ANNA Nas 


6411. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadhl telah 
menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Ikrimah mengatakan, beberapa 
orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali radliallahu 'anhu, lalu Ali membakar 
mereka. Kasus ini terdengar oleh Ibnu Abbas, sehingga ia berujar; 'Kalau aku, aku tak akan 
membakar mereka karena ada larangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang bersabda: 
"Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, " dan aku tetap akan membunuh mereka 
sesuai sabda Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam: "Siapa yang mengganti agamanya, 
bunuhlah!" 


Ge 


A 
A 254 - 


w 


QAZ 7 4 k, LBL A TAVAD ER Kiz l olsh وم د‎ NGGE S 
مُوسَى قال‎ Ess BIN Sen دحَدثتا‎ 


Su DA‏ 6 21234 و KN 22 7 AN an AU Ta.‏ موود 
أقبَلْت ga NY‏ صل الله ga ja yah‏ ر جلا ن من الاش ينآ حَدهمَاعَن BEN pad‏ 
4 ر f‏ ر AKEN‏ ر AAA AAN NAN SEAT‏ و Pa‏ ل D‏ < 
اريو رسو ل اله صل JG Ja BN KA‏ يا PA‏ سى أو SEA‏ 


2 


pe AA ai A PA A ا‎ a., P Ali رت ا 5س‎ Ad AS 
SAS ang ELIA IL بَعَنَكَ‎ a قال‎ 
أن‎ P 2 اين اين‎ wi 1 5 
DA LA A A0 A 
gita Ko (APA La PL | 22 {z cs: oo IMZ 2 Iu Ka 2 sat 
لڪ اذهب انت‎ F3 Gaya عل عَمَلتا‎ Jaan شَفْته فقال لن او لا‎ CSS إلى سوا‎ abi 


Ns 1 af {z IT 00 2 AA -A { رمه‎ Ato wak - Al 
فلمَاقدِمَعَليّه ألقَى لهو سَادَةقال‎ Jas لَمَنَِاتَبعَهْمعَاذن‎ d Lap KEY سى أو‎ sab يا‎ 


“ 


و 4 4 oy ALAM az Ta Aa‏ ی و ا Pa ON‏ 
PMI IIS FE KBS SGS KS‏ 
کل قَصاء او رسو للات مَرَاتِقَأمَرَ فقتل مدا كر اقياماللَيل قال أ حدهماأمًا افقوم 


SA zae A 56 - NG و‎ ° A KUA AA. 
و تامو ار جوف دۇمَتي مار جوف قۇمَتي‎ 


CA 


6412. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ourrah bin Khalid telah menceritakan kepadaku Humaid bin Hilal telah menceritakan 
kepada kami Abu Burdah dari Abu Musa mengatakan, Aku berangkat menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersama dua orang asy'ari, satunya di sebelah kananku dan 
satunya di sebelah kiriku, sedang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tengah bersiwak. 
Keduanya sama-sama meminta pekerjaan (jabatan). Kemudian Nabi berujar: "Wahai Abu 
Musa atau hai Abdullah bin Qais" Abu Musa berkata, maka Saya menjawab, 'demi Dzat yang 
mengutusmu dengan kebenaran, kedua tamu itu tidak mengungkapkan isi hati mereka, dan 
aku tidak merasa bahwa keduanya minta pekerjaan (jabatan).' dan seolah-olah aku melihat 
siwak beliau dibawah bibirnya mengempes. Kemudian Nabi bersabda: "Sekali-kali aku tidak 
akan mempekerjakan tugas-tugas kita kepada orang yang memintanya (menginginkannya), 
akan tetapi kamu ya Abu Musa atau ya Abdullah bin Oais, pergilah ke Yaman." kemudian 
Mu'adz bin jabal menyusulnya. Ketika Mu'adz bin jabal menemuinya, Abu Musa 
menghamparkan bantal dan berujar: "Turunlah'. Ternyata disisinya ada seorang laki-laki yang 
terikat. Muadz bertanya: 'kenapa dengan orang ini? ' Abu Musa menjawab: 'dahulu dia 
seorang yahudi, lantas masuk Islam dan kembali lagi memeluk agama yahudinya.' Maka Abu 
Musa berujar, 'Duduklah engkau! ' Mu'adz menjawab, 'Saya tidak akan duduk hingga dia 
dibunuh untuk menunaikan ketetapan Allah dan rasul-NYA' (ia mengulang tiga kali), maka 
Abu Musa memerintahkan untuk membunuh yahudi tersebut. Keduanya kemudian 
berbincang-bincang masalah shalat malam. Satunya mengatakan: 'Adapun aku shalat malam 
namun juga tidur, dan kuharap dari tidurku (mendapat pahala) sebagaimana aku berharap 
memperoleh pahala bersama di kaumku.' 


Bab: Membunuh orang-orang yang enggan menerima kewajiban dan mereka 
dinisbatkan kemurtadan 


NGE I‏ دم > 2E as‏ م la ۶ < SAR An‏ 72%- ور 207 2 223 010 4ور 


. 
> 9. 
7 
A 


LA A 
ا‎ 


La BA Pai Je SANG BLN RAI 
Pn aa A يج د يبد ر‎ A KG £ 7 وم‎ a 
SE Ea aa GILA ر سول الله صل‎ TES AU SS KG 226 


Z 
Z Z w 
? gag 5 ZAS 


Ahela pai ماهو فس إلا‎ aat SANA IE SANA يو لو الا‎ A5 


“ 


GAWA ne ag: GANG NGGEN ANG PULL La TA 
SEL 3 saka Pa GUN SAS HIS HI 33 Alang BA 


GA 
VA 
SER 
ang 
4 
t 
CX 
Gx 


e 


ri 


AN sekaa a سل فام‎ A SAN رسو‎ GG BS 
22 Para ور مره‎ D, A 2 36 sg 4 
Sia MASA iisi 


6413. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 
'Utbah, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan; Tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
wafat dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, beberapa orang arab menjadi kafir, lalu 
Umar bertanya; 'Hai Abu bakar, bagaimana engkau memerangi manusia padahal Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Saya diperintahkan memerangi manusia hingga 
mereka mengucapkan laa-ilaaha-illallah, siapa yang telah mengucapkan laa-ilaaha-illallah, 
berarti ia telah menjaga kehormatan darahnya dan jiwanya kecuali karena alasan yang 
dibenarkan dan hisabnya kepada Allah." Abu Bakar menjawab: 'Demi Allah, saya akan terus 
memerangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, sebab zakat adalah hak 
harta, Demi Allah, kalaulah mereka menghalangiku dari anak kambing yang pernah mereka 
bayarkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, niscaya aku perangi mereka karena 
tidak membayarnya." Umar kemudian berkata; 'Demi Allah, tiada lain kuanggap memang 
Allah telah melapangkan Abu Bakar untuk memerangi dan aku sadar bahwa yang 
dilakukannya adalah benar." 


Bab: Jika ahlu dzimmah mencela nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 


- 
و G‏ و سم 


AG A وى‎ 4 7 2 A - ر ىو‎ Fa 
2 2 $ 2 27 2 8 الخ جه هم‎ ? 0 PENIS 27 كر‎ |. SAI 7 UTANGAN A 


9 


AS I2 oN > A ا‎ KESTE 5 ا ر رر‎ 222 KG 2 NG 
SELASA بنَمَالِكِيَقُولَمَرَيمُودِيٌ برس ول‎ na 


4 


JET AN 3S ka ga EA صل‎ ANG رسو‎ NGINA 5 لكيه وَس لم‎ Je NI رسو‎ 


IRAE 2 5‏ ره ىم رو A‏ 
NGA ARU‏ يَارَسُو لال آلا نله قال لا AE AI‏ أل MN‏ قَفُولوا 


6414. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Abul Hasan Telah 
mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Hisyam 


bin Zaid bin Anas bin Malik mengatakan, aku mendengar Anas bin malik mengatakan: 
seorang yahudi melewati Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan mengucapkan, 'Assaam 
'alaikum (kiranya kalian tertimpa kematian).' Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
menjawab: "wa'ailaika (Dan untukmu).' kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bertanya: "tahukah kalian apa yang diucapkannya? dia telah mengatakan, 'alaikum (Semoga 
kalian tertimpa kematian)" Maka para sahabat menjawab: 'bagaimana kalau dia kami 
bunuh? ' Nabi menjawab, "jangan, jika ahlu kitab mengucapkan salam kepada kalian, 
jawablah; wa'alaikum (kepada kalian kematian)!" 


4 2 gi p 
ZAR ten, 2a) 722 PAN A Dg Aoa Lu, 24 SRA وا‎ 2 I 2 
هط‎ EA EA a عرو‎ bê AA نع عَنَ ابّنِ‎ SAS 

ANGGA ah Pd e Z NM PAL كوه‎ 2 4 Aa ر‎ 21244 2 4 Tt Ab 
Jaa PEN السَّامُعَلَيَكَفَقَلْتْبَ[ْعَلَيحكم‎ MBA ga EA Je ad من الهو دعل‎ 
ź م 2 1ه‎ Raa a a 4 CR AA 2 4 . رام > ري سر‎ 
SAE AISI فالا مر كلوقلت أو لم تسَمَعَمَا قال و‎ Lo يَاعَايِشَةَإِنَ اللَهَرَفِيقَ‎ 
6415. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim dari Ibnu Uyainah dari Az Zuhri dari 
Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan: Sekelompok orang yahudi meminta izin 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengucapkan: 'Assaam 'alaika (semoga 
kematian tertimpa kepada kalian), saya menjawab: 'bal "alaikum Assam wal la'nah (Bahkan 
untuk kalian kematian dan juga laknat).' Maka Nabi berujar, 'hai Aisyah, bahwasanya Allah 
menyukai kelembutan dalam segala urusan.' Saya menjawab, 'Tidakkah engkau mendengar 
apa yang mereka ucapkan? ' Beliau menjawab: "Saya menjawab: wa'alaikum (bahkan untuk 

kalian)." 


As Ld م رو جرت وو‎ NG KK 2 ¢> ييار ول 2 وم د و ركم‎ 38 ZA Pap 


.. 


a ار‎ Ns الع 1م رر‎ A ALA ر‎ apa ل ةر سم‎ 2 7 
JAN alas ANG) aa GARA يقو ل قال ر سول الله صل‎ UAN رَضِيَ‎ gan Ea 
و‎ NAK و‎ 1 ya Aan 20 > 4 
6416. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Sufyan dan Malik bin Anas mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Dinar mengatakan, aku mendengar Ibnu Umar radliallahu "anhu mengatakan: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kaum yahudi mengucapkan salam 
kepada salah seorang diantara kalian, kemudian mereka katakan: Saamun 'alaika (kiranya 
kamu tertimpa kematian), maka katakanlah: wa'alaika (bahkan untukmu)." 


A ANN PRP و‎ 2 P 4 Z a {2 PZA Lo. 5 57 
PADA WA TG 27 ASUS e EA AS Petai LAN NGE 2 زو‎ 1E? 2 P 
TI IE NALA JENG قَالَحَدَدْنِي سَقِيقٌ‎ EN NAS بن حفص‎ AS باب‎ 


4 A 


PA 
2 ور‎ LINA 222 AI و لے کو ےر ار 23 2 و 2 رض 2 رو ولو‎ Ng 
KN ng E YA مهفا‎ Sa pen jalan Ke الله عَلَيّهِوَسَلمَ ب‎ Ie | 
A 
< at» 7 PETA A e? س‎ 3 Bin 
يَعَلمونَ‎ YP اغفر لقو مي‎ A39 


6417. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy mengatakan, telah menceritakan 
kepadaku Syagig mengatakan, Abdullah mengatakan, Seakan-akan aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengisahkan seorang Nabi yang ditempeleng oleh kaumnya 


sambil ia menyeka darah dari wajahnya dan memanjatkan doa: 'ya Rabbi, ampunilah 
kaumku, sebab mereka adalah orang yang tidak tahu." 


Bab: Pembunuhan khawarij dan atheis setelah diberi penjelasan 
NGGAE سود بر‎ ABA ES مش‎ JAENA NA Gaia دا عَم حه‎ 


iya AAN Éa سم‎ ANA SA عَنْرَسُو ل‎ LEAN ESA ڪل رضي‎ 


girino NA حر فِيِمَابَيْي يڌ‎ SEGI pake IS AI ESA LA 


w 


naiku Tatie idasi xie اله ص الله‎ E 
2 -£ “2 5. À EN LL XM ٠ ed bad A 536 L » Pd 4 AS PENI 
SUE Nia rasa a يجاور إيما‎ NA AN الحلا م يَقُولونَمِنَحَير‎ 
AAN KAS 5 PA هافشو‎ PEN iba Nya RAN 


6418. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada 
kami Khaitsumah telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Ghaflah mengatakan, Ali 
radliallahu 'anhu mengatakan: "Jika saya menyampaikan sebuah hadits kepada kalian dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, demi Allah, saya terjatuh dari langit adalah lebih aku 
sukai daripada aku mendustakannya. Karenanya, akan saya ceritakan kepada kalian sesuatu 
yang akan terjadi diantara saya dan kalian, sesungguhnya perang adalah tipu daya, dan aku 
mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Di akhir jaman nanti muncul 
suatu kaum yang umur-umur mereka masih muda, pikiran-pikiran mereka bodoh, mereka 
mengatakan dari sebaik-baik manusia, padahal iman mereka tak sampai melewati 
kerongkongan, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, 
dimanapun kalian menemukannya, bunuhlah dia, sebab siapa membunuhnya mendatangkan 
ganjaran pagi pelakunya di hari kiamat." 


AAA Jeans بس ع‎ PIC A SISCA KE AS SANI 4 ena 
SA, A Eh UN ANA تراھم ڪن آي مامد عطاء نو ار‎ 

. MAK An tah Aa NG GN ا ع‎ ah ر رد‎ 

SE قول يخر‎ aa TAN DAA Ya BASA PANAS NE sa BIA 


e 7 f 8 s4 1 A 4 E 
آلا يجاوز لوقأو‎ TANG 5 gi علا‎ KN na مِنْبَاقَوَ‎ Jis SAN A5 
سما صله إل رصافه‎ e ص‎ 


a 


6419. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Abdul Wahhab mengatakan, aku mendengar Yahya bin Sa'id mengatakan, Telah 
mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dan 'Atho' bin Yasar 
bahwasanya keduanya pernah mendatangi Abu Sa'id Al Khudri dan menanyainya tentang 


sekte Haruriyah: 'apakah engkau mendengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam? ' Ia 
mengatakan, 'Saya tidak tahu menahu tentang haruriyah, hanyasaja Aku mendengar Nabi 
Shallallahu'alaihi wasalalm bersabda: "Akan muncul di kalangan umat ini -dan ia tidak 
mengatakan dari umat ini- suatu kaum yang kalian akan meremehkan shalat kalian bila di 
bandingkan dengan shalat mereka, mereka membaca al Our'an namun tidak melewati 
kerongkongan atau tenggorokan mereka, mereka keluar dari agama sebagimana anak panah 
keluar dari busurnya, lantas sang pelempar melihat anak panahnya, mata panahnya hingga 
kain panahnya, hingga seolah-olah anak panah itu keluar dalam tempat senar, apakah ada 
darah yang menempel?" 


FE NE PEKAN AA SAE هپ قال‎ s حَدَكْتَايحيَى‎ 
A واا‎ 2g 4 aa HA a 4 ARES e pad ٢ ر‎ 
Ka Na RENG مرو‎ MAN 55 Segala AN ال اَي صل‎ NG AN S3 


6420. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku 
Ibnu Wahb mengatakan, telah menceritakan kepadaku Umar bahwasanya Ayahnya 
menceritakan kepadanya dari Abdullah bin Umar dan ia menceritakan tentang al hariuriyah, 
kemudian dia menuturkan: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mereka keluar dari 
Islam, sebagaimana anak panah keluar dari busurnya." 


Bab: Tidak memerangi khawarij untuk menenangkan masyarakat 
سَلَمَدَّحَنَ أن سَعِيدِقَالَ‎ Es Bg مَعْمَكَ‎ geh WAN GN AN NE S3 


ASEAN JUS mna an PE AE Ad asal yah ae 


Aa 


IE دَعْنِي أرب عه قال ده‎ ALAN 3 ao أَغَدِلَ قال‎ IBI JAN ia 


2 2 | 3 “| 2 ng? | | Si Si Asi ..? 56 56 
Ò A 2 IG 2 5 a 16, 98 6 قُونّم‎ g مهد‎ 7 P kaa 2 2345 < kad 24 45 Uang 5 SEA | 
{ . جر وا 52000 رود او‎ MA Te KA gf 
Kale Da في مَضَ قلا يو جدؤيوشيء‎ EE يُوجَدفِيهِسّيَ‎ PA في‎ AT aN 
» . ia A Ce a 
i Benang 9 AN grais ISP ga جَدفيه‎ Yaaa Z A aE iad يو‎ 


2ے 


دي درم 7 kaiz ny a A Tg p A A‏ 
قال تْدَيَيّهمِثل ثذي المرًا :أو قال فلاا و وغل عى جين فرق من النّاسٍ قال بو 
Bi‏ 


و 
AA‏ 


A 


LA 
A 


24A #23, 726 


: SAE AAS sa BANA Al ا‎ 
SANG Das yaaa ad NG asas 12 Ajal inna SMAN 


6421. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah dai 
Abu Sa'id mengatakan; Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedang membagi (harta 
rampasan), tiba-tiba Adbdullah bin Dzil huwaishirah At Tamimi datang seraya menegur Nabi; 
'Hendaklah engkau berbuat adil! ' Spontan Nabi menjawab: "siapa lagi yang berbuat adil jika 
aku tak berbuat adil?" Umar kemudian berujar; 'Biarkan aku yang memenggal lehernya! ' 
Nabi bersabda; "Biarkan saja dia, sebab dia mempunyai beberapa kawan yang salah seorang 


diantara kalian meremehkan shalatnya dibanding dengan shalatnya, dan meremehkan 
puasanya dibanding puasanya, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar 
dari busur, ia melihat bulu anak panahnya namun tak ada apa-apa, kemudian 
memperhatikan mata anak panahnya namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian melihat 
kain panahnya namun tidak didapatkan apa-apa, dan telah didahulu oleh kotoran dan darah. 
Tanda-tanda mereka adalah salah satu diantara kedua tangannya -atau- diantara kedua 
putingnya seperti puting kaum perempuan atau ia seperti daging yang bergerak-gerak, 
mereka muncul ketika manusia mengalami perpecahan." Sedang Abu Sa'id mengatakan: aku 
bersaksi bahwa aku mendengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan aku bersaksi bahwa 'Ali membunuh mereka dan aku bersamanya ketika 
didatangkan seseorang yang ciri-cirinya seperti yang disifatkan Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam, lantas diturunlah ayat: 'Diantara mereka ada yang mengolok-olokmu karena 
sedekah yang kamu infakkan' (OS. Attaubah 58). 


AA 


KANA EE BADAN Sisa IE Ka Sis Jaa ENG ; daa 
سید رة قل‎ agi م‎ JAN PAR WANA ZA ANAA as aa A 
کر نع ترفو دن لام‎ isit ig ias 


Ka Nya RENG atA 


6422. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Asy Syaibani telah menceritakan kepada kami 
Yusair bin Amru mengatakan, aku bertanya kepada Sahal bin Hunaif; "apakah engkau 
mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda tentang Khawarij? ' Ia menjawab: aku 
mendengar beliau bersabda: -sambil beliau arahkan tangannya menuju Irak- "Dari sanalah 
muncul sekelompok kaum yang membaca al Our'an tidak melebihi kerongkongan mereka, 
mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam :"Kiamat tidak terjadi hingga" 


Aga NGING رَكَرَضِيَ‎ Pale NG Ay ASS MAKE حَدَدا عل‎ 
اهماو اد‎ ES aa AN sale iol 


6423. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan telah 
menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hari kiamat tidak terjadi 
hingga dua kelompok saling membunuh, padahal semboyan keduanya satu." 


Bab: Orang-orang ahli penakwilan 


preto ieis see SE نابر اھ ےآ حبراو كِيمٌ حو‎ Baal Kas 
PAS al SA PA ad ye AUG كماد‎ EP AAA Zi Állt ie 


2 


AN AA‏ صل ال gen 5 A abs IS Nala sala gi‏ لال 
NA ANIS SS FS KARANG‏ كباله اىر ڭ 


A 
PAR GT a)) 
yang 


6424. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami 
Waki' -lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami Yahya telah 
menceritakan kepada kami Waki' dari Al A'masy dari Ibrahim dari Algomah dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu mengatakan: tatkala turun ayat ini: "Sesungguhnya orang yang beriman dan 
tidak mencampuradukkan keimanan mereka dengan kezaliman' (OS.Lugman 82), ayat ini 
sangat menggusarkan para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga mereka 
bertanya, 'Siapa diantara kami yang tidak melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri? ' 
lantas Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Bukan seperti yang kalian sangka, 
hanyasanya yang dimaksudkan adalah seperti ucapan Lugman kepada anaknya: 'Wahai 
anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sebab menyekutukan Allah adalah 
kezhaliman yang besar" (OS.Lugman 82). 


AK, PEA 


ni حورتام له‎ AN IE as Us 


j5 IE BENSIN ISA AA A 
Sai ولو يقو‎ lasa At NAHAN A Pe NGNE 


JA حر‎ Nona, PAS YAI GIE جه الله‎ II غي‎ 


6425. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri telah menceritakan kepadaku 
Mahmud bin Rabi' mengatakan, aku mendengar Itban bin Malik mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pernah menemuiku, lantas ada seseorang bertanya: 'mana Malik 
bin Duhsyun? ' seseorang dari kami mengatakan: 'Dia munafik, tidak mencintai Allah dan 
Rasul-NYA.' Spontan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bukankah kalian katakan 
bahwa ia mengucapkan: laa-ilaaha-illallah, untuk mencari wajah Allah?" la menjawab: 
'Benar'. Maka Nabi bersabda: "Tidaklah seorang hamba dipenuhi kecintaan kepada Allah, 
melainkan Allah mengharamkan neraka baginya di hari kiamat." 


GE NE g NG ET a Saji SEA سی‎ yA SA 
عَلَِّاقَالَمَا‎ sa Selai NUN KAL MAHA NN gi AMAN NYANA 


هو ajaa) PA BU KSAS‏ عَلَيْهِوَسَلَمَوَالؤْبرَوَاً 


14 


Sis PAN له‎ dala AE S3 SE AN قال انَطَلِقُو‎ ABS ردو‎ A 
LENAN JENG s PA Ny Pe Ak 


SAI IIS کان‎ 833 ma نس یر على‎ IA ALAN ول ال صلی‎ JELAS ii 
SS الذِي مَعَكِقَالَتمَامَعِي‎ LAN Ki Aa ALA اله صل‎ a 


احا ب پا KÉ s‏ خُلهاقَمَا و BERAS as SS‏ 
> و 6 


.. 


7 

2 PA و - 0 ىعو‎ 4 Zaz, 5 PARS.) 14 000 

MN جى‎ anas a ل اله صل‎ yA AS لقَدَعَلِمَمَامَا‎ 
امير‎ Pd - nh 

A 4 

DNA AL - MANA 4 2. ? 2 $, l2 A ر 2 6 2 وا‎ 5, Pe an 

أو لا جر دنك فا هو ت إلى حجر تاو هي مُحتَجِرٌ 23 SS‏ قأتوا اسول ال 


KEL pi مِدِينَدَعْنِي‎ AN GA yan GAN SAI يرسو‎ AI IA EA صل‎ 
Lagi ا‎ AMC AIA TN Na ی‎ TG AK 
BNN ISI AE يا حاطب ما ملك عل مَاصتَعْك قال‎ da a Je ANG قال رسو‎ 


2 # مز ر 0 3 (LN Z E‏ ,3 2 رام م22 ر 00 و 
ban Ya‏ باهو ya gan‏ آڪ ٽي JO SEO,‏ الْقَوَمِيَد يُدْهمبَاعَنَ أَهْلِ وَمَالِ AAN‏ 
PANA EEE PEA‏ 08 2 يواه Aa A A Pan AZ DE oa‏ 
Li‏ إلا له هتال ك IKN ISIS ai ENS aaa S‏ 


EED jab Wb مِنِينَدَعَنِى‎ Ya GA) Kursus 


. 


LAN IE IMB KANAN LAN JS AE AB كلعل‎ A8 3 AJI 


< 4 c 2 3 RAI <A 2 7 
AN ING ad an آعم قال ابو‎ Sui 
A BRA KM a RN 
و حا تصّحِيف وهو مَوْضِعٌوَهشْجمٌيقول خا جخ‎ da 
6426. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Hushain dari fulan mengatakan, Abu Abdurrahman dan Hibban bin 
'Uthayyah bersengketa. Abu Abdurrahman kemudian mengatakan kepada Hibban; 'Aku tahu 
alasan yang memotivasi kawanmu untuk menumpahkan darah.' Maksudnya Ali bin Abi 
Thalib. 'Apa itu? ' Tanya Hibban. Abu Abdurrahman menjawab: 'Sesuatu yang aku 
mendengar darinya secara langsung.' 'Apa itu? ' Tanya Hibban. Abu Abdurrahman 
melanjutkan: dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku bersama 
Zubair dan Abu Murtsad. Masing-masing kami ketika itu menunggang kuda. Nabi berpesan: 
"Berangkatlah kalian hingga kalian sampai ke Raudah Haj." Kata Abu Salamah demikian, 
namun Abu Awanah mengatakan dengan redaksi: 'Haj'."disana ada seorang wanita yang 
membawa surat Hathib bin Abi Baltha'ah kepada kaum musyrikin, bawalah surat itu 
kepadaku." Lantas kami berangkat menunggang kuda kami hingga kami menemukan wanita 
itu sebagaimana yang disabdakan Nabi kepada kami, yaitu ia berada diatas untanya. Ketika 
itu Hathib bin Abi Baltha'ah telah berkirim surat kepada penduduk Makkah yang isinya 
mengabarkan keberangkatan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam kepada mereka. Maka 
kami bertanya kepada wanita tersebut: 'Mana surat yang ada bersamamu? ' 'Saya tak 
membawa surat apapun' Jawab wanita tersebut. Maka kami menderumkan untanya, Kami 
mencari-cari surat itu di barang-barang bawaannya namun tidak kami dapatkan apa-apa. 
Kedua kawan kami mengatakan: 'Menurut hemat kami, dia tak membawa surat! ' Saya 
jawab: 'Kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tak mungkin 
bohong." Maka Ali bersumpah dengan mengatakan: 'Demi Dzat yang dijadikan untuk 


bersumpah, sekarang kamu harus mengeluarkan surat itu, atau kami benar-benar 
menelanjangimu.' Spontan wanita tersebut meraih ikat pinggangnya dan pada saat itu dia 
mengenakan ikat pinggang terbuat dari kain, dan mengeluarkan surat tersebut. Kemudian 
mereka membawa surat itu kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Umar berkata: 3 
Rasulullah, sungguh Hathib telah mengkhianati Allah dan rasul-NYA dan juga orang-orang 
mukmin, biarkan diriku memenggal lehernya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bertanya kepada Hathib: "Hai Hathib, apa yang mendorongmu untuk berbuat seperti itu?" 
Hathib menjawab: 'ya Rasulullah, Bukan berarti saya tidak beriman kepada Allah dan rasul- 
NYA, akan tetapi saya ingin mempunyai di tengah-tengah kaum (di Makkah) tangan yang 
membela keluarga dan hartaku, dan saya berpikir tak ada satupun dari sahabatmu 
melainkan dia juga disana mempunyai keluarga yang lewat perantaraannya Allah menjaga 
keluarga dan hartanya dari kaumnya." Maka Nabi menjawab, "Ia jujur, maka janganlah kalian 
berkomentar terhadapnya selain kebaikan." Namun Umar belum juga reda kemarahannya 
sehingga kembali mengatakan, 'ya Rasulullah, ia telah berkhianat kepada Allah dan rasul-Nya 
dan juga orang-orang mukmin, biarkan aku memenggal kepalanya.' Spontan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menegur: "bukankah dia termasuk orang yang mengikuti perang Badar? 
apakah kamu tahu, barangkali Allah telah melihat orang-orang yang mengikuti perang badar 
lantas mengatakan: 'lakukanlah sekehendak kalian, Aku telah mewajibkan surga bagi kalian!" 
Kedua mata Umar pun berlinang, dan berujar: 'Allah dan Rasul-Nya-lah yang lebih tahu! ' 
Abu Abdullah mengatakan mengenai tempat diatas, 'Khah adalah lebih sahih, namun 
beginilah Abu 'Awanah mengatakan, haj. Padahal haj adalah kesalahan tulis. Haj adalah 
nama tempat, sedang Husyaim mengatakan Khah (dengan huruf akhir Kha' bukan jim).' 


Kitab: keterpaksaan 


Bab: OS. Annahl 106 


A - 7 2‏ 
يم 22 ه ووک ر کے و 2 2 27 و 2 $ 4 TP‏ ي si PE‏ 


a A‏ و ر ی ره e 5 2 Z, AAK,‏ 4 ر و ر ر رت Z‏ رر ۶ و 
daaa es PARA‏ كانَيَدعو في الصلاة 
: بن عبد ال من | خبر و عن ا ي هر AT‏ یەو 30 عو 3 الصلاة 

AG FAG 


AA 5) |‏ 00 - م f‏ 78 ا لىد ىال لىدا SERA S|‏ 2 
نج عياش بن ي SEDAN Gak‏ يدبن الوليد = لمِسَتَضِْعَفين من 

YA 11 2 وم‎ < 86 AAN 23 2 AT وم‎ 

i aaa NRUN a 


6427. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abi Hilal dari Hilal bin Usamah, bahwasanya Abu 
Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalatnya berdoa: "Ya Allah, selamatkanlah 'Ayyasy bin Abi 
rabi'ah, Salamah bin Hisyam, Walid bin Al Walid, Ya Allah selamatkanlah orang-orang lemah 
dari kalangan orang-orang mukmin, ya Allah, kokohkanlah penyengsaraanmu terhadap 
Mudhar, dan kirimkanlah musim paceklik kepada mereka, sebagaimana paceklik yang 
menimpa Yusuf." 


Bab: Memilih dipukuli, dibunuh dan untuk penghinaan kekufuran 


+ AKG AG FE لكا‎ KUTA EKA A. ا و العلا‎ 373 A GANGGA 
SERI NGÊS عبد الو هاب حَدثتا ايو‎ SAS الطايفيٌ‎ aa 


4 Ar 


WENZA? ai 3 3‏ ھا ر کو و رر ÊNGG‏ روت أن م ال وير ا - KA‏ 
آذ رضي الله عت قال قال رسو ل اله Je‏ اللَمَعَلَيّهوَسَلْمْ ثلاث مَنَ LG YG ES JAS‏ 1 


D ير‎ w 
Apo 


. z ا ع سس‎ A A اس‎ AR -2 43 AA رح ےا وہر‎ 
BSA SEN BN A اهماو أن‎ gan anal) LENA رسو‎ YANG يڪو‎ 


Gya >> کر عدم عي‎ Z z2 3? 
JG SBI AS LN 


6428. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Hausyab Ath Tha ifi 
telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 
Abu Oilabah dari Anas radliallahu 'anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada tiga hal yang jika seseorang melaksanakannya, ia mendapat kemanisan iman, 
Allah dan rasul-NYA lebih ia cintai daripada selain keduanya, ia mencintai seseorang dengan 
tiada dorongan selain karena Allah, dan benci kembali kepada kekafiran sebagaimana 
kebenciannya untuk dilempar ke neraka." 


2 27A A. 24729” LA. LA AT As ANG I 255. ووو ع‎ 3 Pa La م‎ 


2 


í zoso حر مك‎ A DANG SaR aaa Ma الحم ]اد‎ Ta و كدر عر هون‎ Aa 
JII gêni الإإسَلاموَلوًا أحدمِمَافعلت بِعَثْمَانَ‎ Bgn وَإِنَعمَرَ‎ 315 


6429. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 
Abbad dari Isma'il aku mendengar Oais aku mendengar Sa'id bin Zaid mengatakan: aku 


pernah bermimpi bahwa Umar adalah peneguhku terhadap Islam, dan sekiranya gunung 
Uhud runtuh karena perlakuan kalian terhadap Utsman, niscaya gunung itu pun runtuh." 


PA - & - 2 ر‎ ra 00 0 
َاإِلىرَسُولٍ الله‎ SANG AS SAS إسماعیل‎ ran 


P 


NJÊNG تا ألا دعو‎ gal si Nb aa Lal Ss Ae INA 


RS PER AA Sioi PENA AERE A NGANG‏ رَأْسِهِ 
A A‏ 


Ís Sena La sen Mayan, Jasa‏ لحمه YAA‏ و 
NN JEANS‏ مِنْصَنْعَاءإِلَ sab SN AN SES ga gas‏ 


ye Ca 
HA وا‎ 2 9 A 4 5 
6 sak وَلحكنحكم‎ 


6430. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Isma'il telah menceritakan kepada kami Oais dari Khabbab bin Al Arat mengatakan, kami 
pernah mengeluhkan penderitaan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang ketika 
itu beliau beralaskan kain panjangnya di naungan ka'bah. Maka kami mengadu, 'Tidakkah 
engkau meminta pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? ' maka 
beliau bersabda: "Sungguh sebelum kalian ada orang yang diringkus kemudian digalikan 
lubang baginya dan ia ditimbun disana, lantas didatangkan gergaji dan diletakkan di 
kepalanya, sehingga kepalanya terbelah menjadi dua, dan ada yang disisir dengan sisir besi 
sehingga memisahkan tulang dan dagingnya namun semua siksaan itu tidak 
memalingkannya dari agamanya, demi Allah, perkara ini akan sempurna sehingga seorang 
pengendara bisa berjalan dari Shan'a hingga Hadramaut, dan ia tidak khawatir selain kepada 
Allah dan srigala yang akan menerkam kambingnya, namun kalian ini orang yang suka 
tergesa-gesa." 


Bab: Jual beli pemaksaan 


IBAN EA PELAN ANG AN يز عبد‎ NE SAS 
لو‎ IN AAS JS la sale Ara سول الله صل الله‎ D SSS IYA 


PAN ge PA ala a AI ALAN AA JA KANGA A 


r 


04 يج دم‎ DA - a Paud 2G, < ي‎ 
ME SA Ki JUAL LANG AI s6 BNN NG a SAS MGG AL 
PANEN AN KAT NG eh ska 


4) gan 54 bo NÉI إِلاقَاعَلَمُو‎ pa 


6431. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Sa'id Al Magburi dari ayahnya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu: ketika 
kami di masjid, tiba-tiba Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam menemui kami dan berujar: 
"Ayo kita pergi ke kaum yahudi, " maka kami berangkat bersama beliau, hingga kami tiba di 


Baitil Midras, Nabi shallallahu "alaihi wasallam berdiri dan menyeru mereka: "Wahai sekalian 
kaum yahudi, masuklah ke dalam Islam, maka kalian akan selamat." 'Telah engkau 
sampaikan wahai Abul Oasim' Sambut mereka."Itulah yang kuinginkan sebenarnya" Kata 
Nabi. Nabi mengulang ajakannya dua kali dan mereka memberi jawaban sama, 'Telah 
engkau sampaikan wahai Abul gasim.' Nabi mengajak mereka untuk kali ketiga, dan berujar 
kepada mereka: "Ketahuilah, bahwasanya bumi ini adalah milik Allah dan rasul-NYA, dan 
saya ingin mengusir kalian, maka siapa diantara kalian yang mendapatkan sesuatu dengan 
hartanya, juallah, kalaulah tidak, ketahuilah bumi hanyalah milik Allah dan rasul-NYA." 


Bab: Dilarang nikah dnegan paksaan 


ر A‏ سا ين 


SANA NE Ed EA NE MA 1 AS SA 


SESI, LEN AL ا يريت اناري عن‎ 
Sri gt NAE KAON 


6432. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Oaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Malik dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari ayahnya dari 'Abdurrahman dan Mujamma', dua 
anak Yazid bin Jariyah Al Anshari, dari Khansa' binti Khidzam Al Anshariyah: bahwa ayahnya 
mengawinkannya -ketika itu ia janda-dengan lak-laki yang tidak disukainya, kemudian dia 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau membatalkan pernikahannya. 


SEA‏ مد PEN ESA AA SAWA KUKU f E‏ هو د کوان 


BEE SE AAN ALI BAE gan GEBEN عَنْعَايسَدَرَضِيَ‎ 


ENGGEN سام متأم‎ SI 


6433. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah dari Abu Amru alias Dzakwan, dari Aisyah 
radliallahu 'anhuma mengatakan, saya berkata; 'ya Rasulullah, apakah wanita dimintai izin 
pada kemaluan mereka? ' Nabi menjawab: "iya." Saya bertanya: 'sungguh gadis merasa malu 
lantas ia memilih diam jika dimintai persetujuannya.' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "jika ia diam, itulah tanda persetujuannya." 


Bab: Jika seseorang karena terpaksa lantas memberi budak atau menjualnya, maka 
sedemikian terlarang 


AIK -‏ وال" - ee SANG SE‏ رَضِيَ CL‏ ا SANG‏ 
SJSN‏ مَمَلو کک کبک لك ر سول الک صف KENA NG HU‏ يه 

Ai, ا مر‎ A وه 2< 2 جم م وه مه كام يه‎ A v 

JNE ESAI يقو‎ Ga aa £ a Sian EP ka en NGA A SARAN ia 


6434. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Amru bin Dinar dari Jabir radliallahu 'anhu, ada seorang laki-laki 


anshar menjanjikan kemerdekaan budaknya (mudabbar) padahal ia tak punya harta 
selainnya. Berita ini sampai kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, maka beliau 
bertanya: "Siapa mau membelinya dariku?" Selanjutnya budak itu dibeli oleh Nu'aim bin 
Najjam seharga delapan ratus dirham. Kata Amru bin dinar, lalu kudengar Jabir mengatakan: 
'budak gibthi yang meninggal di tahun pertama." 


Bab: Istilah Karhan atau kurhan maknanya sama, pemaksaan 


ka 7 همي‎ r A? ZJ 2 و 2 م ی و‎ P ر ر‎ 
م‎ Ker GN poak JENIS, HNS ganas Tn LENSA 


JA 


PA R ENG | D ga Ka 


r 


ال 0 Menpan 1 a aba Sa Ta‏ وَإِنَمَامُوالَم يُرَوَجَهَا 
DN ga Yak ES BN ala‏ 


6435. Telah menceritakan kepada kami Husain bin Manshur telah menceritakan kepada kami 
Asbath bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Asy Syaibani Sulaiman bin fairuz 
dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, Asy Syaibani mengatakan, dan telah menceritakan kepadaku 
'Atho' Abul hasan As suwa'i dan setahuku dia tidak menyebutnya selain dari Ibnu 'Abbas 
radliallahu 'anhuma: 'Hai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kalian menguasai 
wanita secara paksa (OS.Annisa': 19), dia berkata mengenai ayat ini: Dahulu jika seseorang 
meninggal, maka wali si laki-laki yang meninggal lah yang paling berhak terhadap isterinya, 
jika berkenan mereka kawini, atau mereka kawinkan dengan orang lain, atau mereka biarkan 
terkatung-katung, merekalah yang paling berhak terhadapnya daripada keluarga wanita itu 
sendiri, sehingga turunlah ayat ini yang menyelesaikan masalah itu. 


Bab: Jika wanita dipaksa berzina, maka tak ada hukuman 


LAIN ج عَنا ي هر‎ AN rai D 
اا‎ SAH aa Pia Ala gal? 


Pa g 


éL LELTEK من‎ Jae NG ja 565 JG SARA Ie Hot ja KE 
LA ena Aa Ae To 9 tiA P 
AN 5 i É LA ويرسو‎ 


6436. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah menceritakan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ibrahim berhijrah bersama Sarah, 
kemudian mereka memasuki suatu desa yang dipimpin oleh seorang raja atau diktator. Raja 
mengutus seorang ajudan untuk menemui Ibrahim; 'Panggil Ibrahim untuk menghadapku 
bersama isterinya', lantas sang ajudan membawa isterinya kepada sang raja. Ketika raja 
berdiri menghadap Sarah, Sarah lantas berwudhu dan shalat dan memanjatkan doa; 'Ya 
Allah, jika aku beriman terhadap-Mu dan rasul-Mu, maka janganlah Engkau kuasakan 


seorang kafir kepada kami', ketika itu pula kaki sang raja terbenam ke dalam bumi hingga 
meronta-ronta dengan kakinya." 


Bab: Seseorang bersumpah 'Ini saudaraku' padahal bohong, karena takut 
pembunuhan 


PE ANAA SAN ME A JNE Poan 
Jabs eih 5 (ALANG a saé “عليه‎ RES ُي‎ SEA رَضِيَ‎ 


ف م ya‏ كَانَفيحَاجََأَخِيهِ A‏ حَاجَتِه 


6437. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab, bahwa Salim mengabarinya, bahwasanya Abdullah bin Umar 
radliallahu 'anhuma mengabarinya, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak menzhaliminya dan tidak 
menyerahkannya kepada musuh, barangsiapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka 
Allah akan memenuhi kebutuhannya." 


A‏ ا SIN NAN aaa 23 LAS pe DE sa A‏ بن 


BA 


Ju iba ENG NG A sale لاله صل‎ gen EL EEE 
KEL قال جز أو‎ LN یف‎ IEEE KG paka LET As 


b a” sK Na 


6438. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan 
kepada kami Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Husyaim Telah 
mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abi Bakr bin Anas dari Anas radliallahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "'Tolonglah saudaramu baik ia 
zhalim atau dizhalimi." Ada seorang laki-laki bertanya; 'ya Rasulullah, saya maklum jika ia 
dizhalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zhalim? ' Nabi menjawab; "engkau 
mencegahnya atau menahannya dari kezhaliman, itulah cara menolongnya." 


Kitab: siasat mengelak 


Bab: Tidak melakukan siasat, dan setiap orang dihitung sesuai niyatnya 


“5 


pakis بی ویر عن شمر ران‎ ALAN BSK بو‎ Ais 


IM 


PAR عله‎ 2 ANAA AU AN اَن‎ 23 ALS NG عمد و‎ PARTA 
u bs EN اھا لاش‎ 


LA 


ai) ABU AA Ian AA ASI 


6439. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Algomah bin 
Waggash mengatakan, aku mendengar Umar bin Khaththab radliallahu 'anhu berpidato, dia 
mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hai manusia, 
hanyasanya amal itu tergantung niyatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai yang 
diniatkan, barangsiapa hijrahnya karena Allah dan rasul-Nya,, maka hijrahnya dihitung 
karena Allah dan rasul-Nya, barangsiapa hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, 
atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sekedar mendapat yang diniatkan." 


Bab: Shalat 


CT 


Ae EA Pad Ed a 
38 2 يكو‎ ES jase 


6440. Telah menceritakan kepadaku Ishag bin Nashr telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Allah tidak menerima shalat salah seorang diantara kalian jika berhadas 
hingga ia berwudhu." 


PES ESAI بضر‎ q حَدَدْنِي إِسَحَاقُ‎ 


Bab: Zakat, yang terhimpun nggak boleh dipisah, yang dipisah nggak boleh 
dihimpun 


LG a pru 4 و‎ 57 9 -2 RAW ر کر‎ A 57 Pa 
KISI SAS NT Sani ري حَدثتاا ي‎ La REER GANG 


La 


G B ant - 2 4 2 
Yoo بینم‎ paso ga AL SENI APA ار الك‎ IN 
453 a 2 ge A” - AA 


6441. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Anshari telah 
menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Tsumamah bin Abdullah 
bin Anas bahwasanya Anas menceritakan kepadanya, bahwasanya Abu Bakar menuliskan 
kepadanya kewajiban sedekah sebagaimana Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam wajibkan, 


hewan ternak yang terpisah tidak boleh dihimpun dan hewan yang terhimpun tidak boleh 
dipisah, karena takut sedekah (zakat) nya. 


د 5221 ka 2 272 k,‏ 2 م 6251م 272 24444- دام 
KAWA Pa CN KANA‏ جَعْفْرِعَ نأي سْهِيلِعَنَأبِيهِعَنَ a AAL‏ 


LA 


MANA AE كاير ال س اللا حوري ماداقرض‎ sa EN BA 3d 


م 


KEARE‏ ل NGGAK‏ حوري Nange NG An‏ رَمَصَانَ 
PSSI)‏ سَيْكَاقَالَ fit SIP oA gan ASING Na EN ng‏ 
ANI ée AN, Ktp Jan AA IE En JAHE‏ 


” Peta 7 ap: 


AS ينو‎ Aa ARSA SIKA IS Jt Saras EP ANA 
PAS GG ر‎ Dayat Ga JA وااو‎ aa مْتَعَمَدَ‎ YAN Moto 


6442. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 
ja'far dari Abu Suhail dari ayahnya dari Thalhah bin Ubaidullah; ada seorang arab badui 
menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dengan rambut acak-acakan, ia berkata, 'ya 
Rasulullah, beritahukanlah kepadaku shalat apakah yang Allah wajibkan atasku? ' Nabi 
menjawab: "shalat lima waktu, kecuali jika engkau mau mengerjakan yang sunnah." Si arab 
badui bertanya lagi: 'Beritahukanlah kepadaku puasa apakah yang Allah wajibkan bagiku? ' 
Nabi menjawab: "puasa bulan ramadhan, kecuali jika kamu ingin melaksanakan yang 
sunnah." Si arab badui bertanya, 'Beritahukanlah kepadaku, zakat apakah yang Allah 
wajibkan atasku? ' maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberitahukan kepadanya 
syariat-syariat Islam, dan arab badui tersebut mengatakan: 'Demi Dzat yang memuliakanmu, 
saya tidak akan melakukan yang sunnah, namun juga tak akan mengurangi sedikitpun yang 
telah Allah fardhukan atas diriku.' Maka Rasulullah bersabda: "dia beruntung jika ia jujur 
atau dengan redaksi -ia masuk surga jika jujur." Penulis menuturkan: Sebagian orang 
mengatakan, bahwa seratus duapuluh unta zakatnya dua higgah, dan jika yang punya 
membelanjakannya secara sengaja, atau meng-hibahkannya atau mencari siasat 
terhadapnya dengan tujuan untuk tidak berzakat, maka yang demikian dia tak terkena dosa. 


EN 2 PA Pang Kas 2532 ع اعدا‎ Pat na 
Kaka taé Audi ba ap Seda AI رشو‎ 


4 


SE AJE OA A بط‎ ALI ال‎ JENIS TA يقو‎ 
JELI shsh T T PARAH AA 


31 2 
iy Dg - 


AL an ia ANEELA أَنْتَجِبَ‎ SES IS النّاسٍفي ر‎ Gi 


7 EMA pr و‎ 


ia sa) ken INA رك‎ SNI gi ANE Ha لاا‎ ANAA ya $ 


ىه 2 لاقو 


كمه 
AE EUR‏ 
AS‏ 


6443. Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq 
telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu 
mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Harta salah seorang diantara 
kalian (jika tidak dizakati), maka pada hari kiamat menjadi ular yang menyeramkan, pemilik 
harta itu berusaha menyelamatkan diri namun si ular terus memburunya sambil 
mengatakan; 'aku adalah hartamu, ' Demi Allah, si ular itu tiada henti memburunya hingga 
orang yang mempunyai harta membentangkan tangannya dan dia melahapnya." Dan 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika pemilik unta tidak memberikan 
haknya, maka pada hari kiamat unta tersebut melawannya hingga menginjak-injak wajahnya 
dengan kuku kakinya." - Sebagian orang mengatakan bahwa jika seseorang yang mempunyai 
unta lantas khawatir terkena kewajiban zakat, lalu sehari sebelum haul tiba ia menjualnya 
dengan unta semisal atau kambing atau sapi, atau dirham dengan niat agar tidak terkena 
wajib zakat, maka tak ada dosa baginya. Dan dia mengatakan: jika ia menzakati untanya 
sehari sebelum haul tiba, atau enam hari sebelumnya, maka juga diperbolehkan. 


Been TE Ni ور * 3 رعس‎ NAK ANNA - 


92 


Jói SAN 3S iga gase E séis FNG 


iya jêne Ja TAE AEE ول اا‎ 
WS par MINI PAPA A AA شيَاوكَنَوَهَبَجَاقَبَلَ‎ Ga 


» 
Os LT Tg 
A 
A ع ی‎ - 004 
ماله‎ aa f فما“‎ Za SA 
Sa ن تفار‎ 
ag - 
P "gg 374 2 


6444. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Laits dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas bahwasanya ia 
mengatakan, Sa'ad bin Ubadah Al Anshari pernah meminta fatwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam tentang nadzar ibunya yang meninggal sebelum menunaikan 
nadzarnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penuhilah nadzarnya". 
Sebagian orang mengatakan bahwa jika unta mencapai dua puluh ekor sehingga ia 
berkewajiban membayar zakat empat ekor kambing, lalu dia menghibahkan unta itu 
sebelum haul, atau menjualnya dengan niat atau siasat agar tidak terkena wajib zakat, maka 
tidak ada denda atasnya, demikian pula jika ia menyembunyikannya terus meninggal, maka 
tidak ada denda dalam hartanya. 


AG 


Bab: Siasat dalam pernikahan 


45 


SENANG E ai Ba 


علد 


ELÁN الو رضي‎ AÉ Was 


SEN NANG TN KANE Gale sak EN Ye رول ال‎ 


LENGAH الئاس‎ Sans ESA pra YES ا اوو تالو جلو‎ 
A 4 ۶ 


adu tesla Kania قا‎ NE فهو‎ MMA َرَو‎ 
IBL EN ۶ تالا‎ HAN aa 


e 


6445. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Ubaidullah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Abdullah 
radliallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melarang nikah syighar. Saya 
bertanya kepada Nafi'; 'Apa maksud syighar? ' Ia menjawab; 'mengawini anak perempuan 
seseorang lelaki dengan syarat lelaki tersebut dinikahkan dengan anak perempuannya tanpa 
mahar, atau menikahi saudara perempuan seorang lelaki dengan syarat lelaki tersebut 
menikahkannya dengan saudara perempuannya tanpa mahar.' Sebagian orang berpendapat; 
jika seseorang bersiasat sehingga ia nikah syighar, maka perkawinannya boleh dan syaratnya 
bathil. Dan ia berkata tentang nikah mut'ah; pernikahannya rusak dan syaratnya bathil. 
Sedang sebagian lain berpendapat bahwa nikah syighar boleh dan syaratnya bathil. 


Kasan ANANE KE Ia IK tê NGA gae BEE کا ا يَحْيَى‎ 
Isa BII, is عباسلا‎ NI 3115 BLN Ge ES عَيَعَنَأَببيِمَااً‎ 


Z 
4 


A w 


IE NAEK N Aie pe SAE EA EM SAN 
Jb PAYE PE SU Pena Eyang SES ES si 


6446. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ubaidullah bin Umar telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Al Hasan dan 
Abdullah, kedua anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, bahwa di sampaikan kepada 
Ali radliallahu 'anhu: bahwa Ibnu Abbas menganggap nikah mut'ah tidak masalah, maka Ali 
berkata, 'Rasulullah telah melarangnya pada hari khaibar, dan beliau melarang daging 
keledai jinak." Sebagian orang mengatakan: bahwa jika seseorang menyiasati sehingga nikah 
mut'ah, maka nikahnya rusak, sedang sebagian yang lain mengatakan nikahnya boleh dan 
syaratnya bathil. 


Gs. 


Bab: Larangan siasat dalam jual beli, dan larangan menahan kelebihan air untuk 
menahan rumput tumbuh 


- 2. 5 4. PA < Se WA A - ر بر‎ A ر بر و‎ 
SENI ge ب الرَحَادِعَنَالْأَعَنَ ج َنأ ي هر‎ en A 
Pera IS LENF 


6447. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari 
Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh kelebihan air ditahan untuk menahan tumbuhnya rerumputan." 


Bab: Larangan penipuan 


ے کے ور د ور > 22 < a2‏ > ا aa 21225 Tg NAWA‏ 4 م 


» 5 
PERA || 
pe 


6448. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id dari Malik dari Nafi' dari Ibnu 
Umar, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam melarang (jual beli) najasy (penipuan). 


Bab: Larangan tipu-menipu dlam jual beli 


ر ا A sizi A‏ وا و 5 5 7 م و مم 5 » 2 ل ا Z‏ 
AS‏ مالك عن عبد الله بن ELSA ani Md‏ جلا 
ر ا راد ا اوت 4و رار كر ووو د A SIE < AA ASE‏ 
ml S3‏ صل MEA LA AA‏ عن pel‏ ع فَقَالَإِذابَايَعَتَ ADE Jas‏ 

6449. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari 
Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, ada seorang laki-laki 
mengeluhkesahkan dirinya kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam, karena dirinya sering 
ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda: "Jika kamu jual-beli, katakan: 'Namun dengan 


un 


syarat tak ada penipuan'. 
Bab: Larangan pengasuh anak yatim melakukan siasat 


اس ص ا ر ا ر وور س seg,” TAGRA‏ 
قال 31236 يُحَرَتْأَنَهْسَأَلَعَايشَةَ )5 NGA b)‏ 


- ra 


3 2 5 > Go 213, PK ر ر عو‎ 
عات‎ p4 
Pa BEM 2 27 sha وا 2&4 ار‎ 2 kofiy A ANG At D 4 22 


2 8 A 


Gee. <. 2 8‏ برا و و ا . A 229 4 z P‏ ور 2 
ALA SL‏ يدان رۇ A‏ نايا قو اَن نكا هلإلا نيق طو SA‏ كُمَالٍ 


a oir 
4 


(LN SS Sin YANG Peang GAN AIA الاس‎ SELATAN 


6450. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah menceritakan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri mengatakan, Urwah menceritakan: ia bertanya Aisyah tentang ayat: Vika kalian 
khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap yatimmu, maka nikahilah wanita yang baik-baik 
bagimu, dua, tiga, atau empat (OS. Annisa', 3) dia mengatakan, 'yaitu yatim dalam asuhan 
walinya, dan si wali tersebut kurang menyukai kecantikan dan hartanya, namun tetap akan 
ia nikahi dengan syarat membayar mahar serendah-rendahnya yang menyalahi adat normal. 
Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim tersebut kecuali jika berbuat adil dengan 
membayar mahar secara sempurna, lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam di kemudian hari, maka Allah menurunkan ayat: 'Mereka 
meminta fatwa kepadamu,,, dan seterusnya (OS. Annisa' 127), kemudian dia menyebutkan 
hadits. 


Bab: Jika hamba sahaya mencuri lantas majikan mengklaim ia telah mati 


Ai | PAR عْمَرَ رضي‎ BA LEE eja 2 e 
SA عادر لو اء يوم‎ JE وَس لم قال‎ EA صل‎ 


6451. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Setiap pengkhianat diberi bendera pada hari kiamat sebagai 
tanda pengenalnya." 


PA AE NE َء‎ Ga: Ni d MA 


4 


A PA 4 > A PA PAEA 3 04 0 4 
لعل بعڪ أنْيَكُونَ‎ A3 yama 5 sen NN era 
يا خُذقَاَمَا‎ ULAR مر حى‎ NELLA Se 


KNK 
6452. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Hisyam dari 
Urwah dari Zainab binti Ummi Salamah dari Ummu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Saya hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan sengketa 
kepadaku, siapa tahu sebagian diantara kalian lebih pandai bersilat lidah dengan alasannya 
dari sebagian lain, sehingga aku memutuskan sebatas yang aku dengar, maka barangsiapa 
kuputuskan menang dengan mendzalimi hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab 
aku akan mengambil sulutan api neraka baginya." 


Bab: Nikah 


AN e‏ اهم KENA Ana‏ حر gbi‏ گم عن أي سلمتض نأي شرف ركعي 


SIS Ia ga ih SAE Tes‏ حَتَّى da as BAN sat,‏ يَارَسُو 


nem AERA ANA 


A 


LS CE asa 33 “alus Sri SES PASI pra 


A. 


رر ۴ور 226 ار 8 8 

ea sasaka Gah 

6453. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu 
Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda: "Gadis tidak boleh dinikahi hingga 
dimintai izin, dan janda tidak bleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya." Ada yang 
bertanya: 'ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? ' Nabi menjawab: "tandanya diam." 
Sebagian orang berpendapat: Jika seorang gadis belum dimintai izin, kemudian seseorang 
mencari siasat, kemudian dua orang saksi dusta bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah 
menikahinya dengan kerelaannya, dan hakim memutuskannya secara resmi, dan suami tahu 


bahwa persaksiannya adalah dusta, maka yang demikian tidak mengapa untuk 
menyetubuhinya, dan termasuk pernikahan yang sah. 


cs ا‎ A 234 cis 2 22 2 52 م‎ 1 56 or 2 د‎ 
ga Nas GANG Na ANGGÉ بَنْسَعِيدٍ‎ GP NON AA AA CE عبد اله‎ as 


Bi E SP ANE 3 53 5‏ كك يفوي انسار عند الخو عق نكن 


LA 


KG 7 چو ص ا > اس 8 ينه‎ C2 ANI 9 na. 
KASN PELAN áin خدَامأ £ أَبُوهَاوَهِيَ‎ IA Ben SEE, جار‎ 
Anie Ba 56 jig TEA a Ka in NGE AE AAA JG Ah 2 


6454. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Al Qasim; bahwa seorang 
wanita dari anak Ja'far merasa ketakutan (waswas) walinya menikahkannya sedang dia tidak 
suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua syaikh dari kalangan anshar, 
Abdurrahman dan Mujamma', dua anak Jariyah. Maka keduanya berkata, janganlah 
khawatir, sebab Khansa' binti Khidzam pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, 
maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menolak pernikahannya. Sufyan mengatakan: sedang 
Abdurrahman aku mendengarnya berkata, dari ayahnya dengan redaksi: Sesungguhnya 
Khansa'. 


WAN 


3 Ban saé > SER o 
AA 2... و‎ 8, a 
SENIN s حَتَى‎ SSS, F3 نَى‎ Tadi Sena 
و ور‎ < 2 


PTS ali A aan 5963 


P 


AS‏ كما SE SENA Sa Li SI‏ لباس بِالْمُكَامكدُمَعَهَا 


N 
2 
x 
3 
T 
Yaa 
© 
يع‎ 
اما‎ 
GAN 
Gx 
CA 


6455. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban 
dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Janda tidak boleh dinikahi hingga diajak musyawarah, dan gadis tidak 
boleh dinikahi hingga dimintai izin." Para sahabat bertanya: 'bagaimana tanda izinnya? ' Nabi 
menjawab: "jika dia diam." Sebagian orang mengatakan: bahwa jika seseorang bersiasat 
dengan menghadirkan dua orang saksi palsu atas perkawinan seorang janda dengan 
mengatakan atas persetujuannya, kemudian hakim menetapkan pernikahannya, padahal 
suami tahu bahwa sebenarnya ia belum menikahinya sama sekali, maka pernikahannya tidak 
masalah, dan tidak apa tinggal bersama dengannya.' 


D ARE ar D 
sad AA S3 SES KA ERA نشكا‎ SN Ia sale PAN ادم أله‎ 
4 SEA. ea esa 


si An Te AK NGA )و‎ 26 Nl AL الح‎ 22 2ER 
Í ije at وَالرَو‎ NG القاضي‎ Ji EES 556 


6456. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah 
dari Dzakwan dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Gadis dimintai izinnya." Saya bertanya: "Sesungguhnya gadis sering 
merasa malu untuk menyatakan persetujuannya.' Nabi menjawab, "tanda izinnya adalah 
diam." Sebagian orang berpendapat bahwa: jika seorang laki-laki tertarik menikahi hamba 
sahaya yatim atau gadis, lantas anak yatim atau hamba sahaya tadi menolak, lalu si laki-laki 
mencari siasat dengan menghadirkan dua orang saksi bohong, dengan menyatakan bahwa si 
laki-laki tadi telah menikahinya dan si perempuan rela, kemudian hakim menerima kesaksian 
palsu tersebut dan suami mengetahui kebatilan kesaksiannya, maka boleh baginya 
menyetubuhinya. 


Bab: Larangan siasat dalam pernikahan 
de, عابمدكالت کاو‎ ban ln LA و‎ NAS Ja CE RA SAS 
Gala BABA IE MN AN TAI و‎ A la sa 


r 


AN AENEA séis 2ج و‎ Ja مسا گان‎ Ki aa G4 لَه م‎ kakên kê JEN 


2378 و Pd e‏ ع ردص 


NIA NEK Pahala sa AN Ag ae Sea 


رہ 22 و 


قد گر ت ل كلسو PAGES ISI ISIS‏ منك قفو لي LSI yen GA‏ مقافي AG‏ 
2 


fa MA PNS NE لاله صل‎ As e A 


keia s ل َلك و‎ as A Na ل‎ AA 7 


ر و وه 3 


SA GANG IS AN) AN GA 32) كفو‎ A5 65 5 PANAI YAA 


VISA LAI naa Ma yy 


MAA A فط‎ AMS جَرَسَتٌ‎ NG Jaki Pakai in NK PPAT 


LA 


BESI BII 2 CN ENG is kejutan jutek Taja sá fiu 


من قال لا حَاجَةَل بِهِقَالَتتَقولسَوََةسْبّحَانَاللَهلَقَدحَرَ ETAT‏ 


6457. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah, mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam sangat menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Adalah 
kebiasaan beliau, jika beliau telah menunaikan shalat 'ashar, maka beliau melewati isteri- 
isterinya dan mendekati mereka. Maka Suatu kali beliau menemui Hafshah dan berada di 
sisinya lebih lama daripada kebiasaan beliau pada hari-hari normal. Maka segera aku tanyai 
beliau mengapa di rumah Hafshah sekian lama tidak seperti hari-hari biasanya. Beliau 
menjawab: "Ada seorang wanita kaumnya menghadiahinya sekaleng madu, lantas ia 
memberinya minum kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam." Maka aku mengatakan, 
'Demi Allah, kami pasti akan mengerjai beliau." Maka aku berkata kepada Saudah; 'jika 


Rasulullah menemuimu, dan ia mendekatimu, katakanlah kepadanya: 'ya Rasulullah, engkau 
makan buah mighfar? ' tentu beliau akan mengatakan, 'tidak', maka katakan kepadanya, 
lantas bau apa ini? ' Yang demikian karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam merasa 
risih jika didapati bau yang kurang menyedapkan dari tubuhnya. Maka beliau akan 
mengatakan, 'Hafshah telah memberiku minuman madu.' Maka katakanlah kepadanya: 
'Rasa madu itu telah berubah karena ada sesuatu yang dimakan lebah! ' Dan aku akan 
mengatakan yang sedemikian, dan katakan begitu ya Shafiyah! ' Maka dikala Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menemui Saudah, Saudah mengatakan, 'Demi Dzat yang tiada Tuhan selain 
Dia, nyaris aku terlebih dahulu bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan 
ucapan yang kau ucapkan padaku, dan Nabi sudah berada di pintu karena takut terhadapmu. 
Dikala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendekat, saya mengatakan, 'ya Rasulullah, 
Benarkan, engkau telah makan buah mighfar? ' "tidak" Jawabnya. Maka aku katakan: "lantas 
bau apa ini? ' Nabi menjawab: "Hafshah telah memberi madu kepadaku." Saya mengatakan: 
'rasa madu itu telah berubah karena ada tawon yang memakan sesuatu! ' Ketika beliau 
menemuiku, kukatakan yang demikian. Dan dikala beliau menemui Shafiyah, ia juga 
mengatakan yang sedemikian. Maka dikala beliau menemui Hafshah, Hafshah bertanya: 'ya 
Rasulullah, maukah aku beri minum madu? ' Nabi menjawab: "Aku tidak butuh 
terhadapnya." Lantas Saudah mengatakan: 'Demi Allah, kita telah mengharamkan madu 
untuknya.' Aisyah berkata: kukatakan: 'diam kamu! ' 


Bab: Larangan siasat ketika melarikan diri dari thaun 


D 
PER 


يس سو ا و ورو 26-1 وم 2 Aa E‏ 7 و اما م د 2 و ر DU‏ 
خد تتا عبد اله بَْنْمَسَلمَهَعَنَ مالك عن ابن شهاب NE ye‏ عَامر 303 AS An‏ 3 


LA 2 
GTA a77 f م‎ Ap LG 


KAA h i AAU NI PAN رَضِيَ‎ ALI 
SOLAR op bae AAL سم قال‎ ALAN TEMA 


0 57 و و‎ r CA Aa zaa و‎ 2A رر‎ 3A? Z . EA re ر‎ LP 5 
MANA REA Ep Paha AE PENA برض و أن افلا تُر جو ا‎ 
SEE حَدِيث‎ DHANI ga 


6458. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab 
dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab radliallahu "anhu berangkat ke Syam. 
Ketika dia sampai di suatu kota yang bernama Saragh, dia mendengar berita bahwa wabah 
sedang menimpa Syam. Maka Abdurrahman bin Auf mengabarinya, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian mendengar wabah berada di suatu 
kawasan, janganlah kalian datang kesana, dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian 
diami, jangan kalian meninggalkannya." Spontan Umar meninggalkan kota Saragh. Dan dari 
Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Umar pulang karena hadits Abdurrahman 
ini. 


e e 0 5 2A A 5 anta" 
2 YA WA Na ١ 0 7 aa PAA 2ا س ےا و2‎ 2 Gac Sz اكير مم ان‎ A 


A رو‎ JAS و ا‎ Ako رو ر درم ر 21244 ر ر ال‎ du, Si 
akn SE AS Asa KE ANG gan 56 IS 33 


4 اظ کد r‏ 


abu مر را عب‎ Lk بشم قت و قرا ادر‎ $e 
EN EON T EEES لمم قي مئه قي‎ 
KAA بارضالا‎ 
6459. Telah menceritakan kepada kami Abul yaman telah menceritakan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah menceritakan kepada kami 'Amir bin Sa'd bin Abi Waqqash, ia mendengar 
Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'd, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam memperbincangkan suatu penyakit, beliau bersabda: "Itu adalah sebagai hukuman 
dan siksaan yang pernah digunakan untuk menyiksa suatu kaum, kemudian masih ada yang 
tersisa dari penyakit tersbut, sehingga terkadang datang dan pergi, maka siapa mendengar 
suatu penyakit melanda sebuah negeri, jangan sesekali ia mendatanginya, dan barangsiapa 
di suatu negeri yang tengah dilanda penyakit, jangan ia mengungsi dengan niat menghindari 
penyakit itu." 


Bab: Hibah dan Syuf'ah 


rg 


TEE ea KESAN وب‎ Pi حَدَكْتَاسْفْيَانعَنَ‎ gig ME 
SAE TRAH ALE KHAN ALA ANE 


6460. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ayyub As Sakhtiyani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang menarik kembali pemberian, bagaikan 
anjing yang menyantap lagi muntahannya, yang kita tak mempunyai perumpamaan lebih 
buruk daripadanya." 


ARANG AN 224 5 > Tag MAKA 2 10 2 Aaz BAN‏ و سم 
Sana CALL yA CM SS SA Ky Wars Esia‏ عَنّ A‏ عن sada‏ عَنجَابر 


70 “ 4 


LGA‏ ابوس saka gan‏ َم فَإِدَاوَكَعَتٌ الُحْدُودُ 


A 


AE مَاهَدَكهُ‎ EP AGAN يعض الاس‎ LE ALNE 5 
AS BNI Aa Ba ega a SANG Aah NS SEN IAI 
نَيَحَتَالَفي ذلك‎ AAN AG ANAN ANEH 


6461. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu 
Salamah dari Jabir bin Abdullah mengatakan, 'hanyasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menetapkan syuf'ah untuk suatu yang belum dibagi, namun jika batas-batas tanah dan jalan 
pekarangan telah ditetapkan, tak ada syuf'ah lagi.' Sebagian orang berpendapat, 'bahwa 
syuf'ah bagi tetangga', kemudian dia berpegang dengan perkara yang dia perkuat, sehingga 
ia membatalkannya. Dan dia berkata: Jika seseorang membeli rumah dan khawatir 
tetangganya menguasainya dengan syuf'ah, maka dia membeli satu saham dari seratus 
saham yang ada, kemudian ia sendiri membeli saham sisanya, maka si tetangga hanya 
memperoleh syuf'ah pada satu saham yang pertama, dan tidak berhak syuf'ah pada saham 
rumah sisanya, dan dia boleh mensiasati hal itu. 


naa Ae AS IE 25 SHALA 35- 
SNG 5 SS ATA Jana A AL KIA S ena PMS A pina JI 


Kiky oat Ul sad KA Us 25 AGE INI ea کت‎ LE 


akên GANDEN jis عَلَيَهِوَسَلَّم‎ PA TN AA KAT 4 La IN sabak si aan 


LA LA 4 


NG SI EL - ag AKA CA AM JAS A 


r 


s MEA Bi ANA ى‎ SS 


a 4 


SAN ia NE Pen KANG A رو‎ (Za 
An KAA AN AAN EM PAHA 
rd 


6462. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah aku mendengar Amru bin Syarid mengatakan, Miswar bin 
makhramah datang dan meletakkan tangannya di pundakku. Kemudian aku berangkat 
bersamanya menuju ke Sa'd. Lantas Abu Rafi' mengatakan kepada Miswar: 'Tidakkah engkau 
suruh orang ini untuk membeli rumahku yang berada di pekaranganku? ' ia berkata, "Saya 
tidak menambahnya melebihi empat ratus, baik secara kontan atau kredit." Abu rafi' 
mengatakan, 'Aku telah diberi lima ratus secara kontan, namun aku menolaknya, kalaulah 
aku tidak mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tetangga lebih berhak 
terhadap dinding tetangganya, " niscaya aku tidak akan menjualnya kepadamu, -atau ia 
mengatakan dengan redaksi, 'niscaya tak akan memberikannya kepadamu'.- Saya berkata 
kepada Ma'mar, Ma'mar tidak mengatakan demikian, namun dia mengatakan kepadaku 
sedemikian dan mengatakan, Jika seseorang ingin menjual syuf'ah, maka ia boleh melakukan 
siasat sehingga membatalkan syuf'ah, dan penjual memberikan rumah kepada si pembeli, 
memberi batasan (waktu dan nilai) dan menyerahkannya kepada si pembeli, dan si pembeli 
menggantinya dengan seribu dirham, sehingga orang yang mempunyai syuf'ah tidak 
mempunyai syuf'ah lagi. 


Sea Gasa SEN AE AI ea ل خد‎ AS Nee ra 
HANI sis alga 7 الع‎ hái us i GES E EE 


< 4 


G mL 1 0 و‎ EN ر‎ LA 8 ع‎ 
APK AKAN Jari TG Naas HA) jar KO ATA أَحَيَّبِصَقَبِهِلَمَا‎ 


3 
fd P r 


6463. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Amru bin Syarid dari Abu Rafi', bahwasanya Sa'd 
pernah mengajukan penawaran rumah kepadanya seharga empat ratus mitsqal. Lantas Abu 
rafi' menjawab; 'Kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tetangga lebih berhak terhadap dindingnya, " niscaya aku tidak menjualnya 
kepadamu. Dan sebagian orang berpendapat; Jika seseorang membeli bagian rumah, lantas 
ia ingin membatalkan syuf'ah, dan ia berikan kepada anak kecilnya, maka ia tak wajib 
bersumpah. 


Bab: Siasat pengumpul zakat agar memperoleh hadiah 


HENNA Gia ln AA بو‎ ASA ANENA 


Ja KKU NGA a صَدَكَاتِ مي سي وُذ‎ asalan SEA IS Pe 


A - 
EP 


ahis E a NE اماه‎ SAS IBAN KILAS 


A 


222% NG RAN 1 SA SALA وو ر‎ Ac OE 3. 


5 4 


=> 


„eaS‏ ر LA‏ و 


ru IA IA ASIN Njajah ال‎ 


kari ع‎ 
7 
w Z3 2 
rd ر‎ WENG 4 b% A yen وه‎ 
LA 


sate TAN Ye حى‎ EP MATA Mata 
EE Wa AS NAN يحمل بَعِ‎ Ai NN ATAS sahan 


Ta 


BI PAS LIA Saba يى تجاه‎ PAKAI 


A 


6464. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya, dari Abu Humaid As Sa'idi mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat 
bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al Latabiyah, tatkala dia datang, dia 
menghitungnya dan berkata; 'Ini adalah hartamu dan ini hadiah.' Spontan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berujar: "kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu 
atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur." Kemudian beliau berpidato 
di hadapan kami, memuja dan memuji Allah terus bersabda: "Amma ba'd. Sesungguhnya 
saya mempekerjakan salah seorang diantara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah 
Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengatakan; 'ini hartamu dan ini hadiah yang 
diberikan kepadaku, ' kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya 
sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian 
mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan 
memikul hak itu, aku tahu salah seorang diantara kalian menjumpai Allah dengan memikul 
unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Kemudian 
beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya mengatakan: "Ya Allah, 
bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan 
dua telingaku?" 


PAK gê NGA Pj Ae WANA و‎ DEALG بوني‎ Akta 


A 


ANA‏ و عليه Maa jina AAN GN a SIG asin BNN sale‏ در فلا د س 


Z 
LA “ 2 - 7 2006 2... 


KA BL ESA Aa ji SMG AH SIS 


ر و ر ر NGANG‏ م اس 2 Lt 4 7 0 MAN‏ 
ai E‏ بعشر ینالف در 
من ضر Sai A‏ 


SITE GA) BEA سَْحِقَّتَ الدَارُوَجَعَ الْمُشَمِيِعَلَ‎ SIANG JEN GEA IE 4 


wr ba 


247 RAZ A 914 و2‎ 6 3\2 NEK. Ben nga Dat ر‎ Ko 
SENG raa) aké AI در‎ 


2? مر‎ NI Lap e 7 A E AR 7 SARA 
Sep قَالَكَأجَارَهَدَا الَخِدَا‎ Sala بسر‎ a ÊNGG AAS يمام قیفر‎ Pa 


HE IN SAN IA ala sale TN AN KESAN 


6465. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibrahim bin Maisarah dari Amru bin Syarid dari Abu Rafi' mengatakan, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "tetangga lebih berhak terhadap dinding rumahnya." Sebagian 
orang berpendapat; jika seseorang membeli rumah seharga dua puluh ribu dirham, tidak 
mengapa baginya untuk mencari siasat dengan cara membeli rumah dengan harga dua 
puluh ribu dirham, dan membayarkannya sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh 
sembilan dirham, dan ia membayarnya dengan satu dinar sebagai pembayaran sisa dua 
puluh ribu dirham. Lantas jika ada orang yang membelinya lagi (penjual pertama), maka ia 
(pembeli pertama) mengharuskan pembayaran dua puluh ribu dirham penuh, jika tidak, ia 
tidak berhak menempati rumah tersebut. Jika rumah diminta secara paksa, maka si pembeli 
pertama mengembalikan uang yang pernah dibayarkan yaitu sebanyak sembilan ribu 
sembilan ratus sembilan puluh sembilan dirham dirham dan satu dinar. 


AG ABRA O a? 0 ام‎ Gani 22 ےا‎ 35 -2 AAN 
Gila NAN ia em Ae حدنتا یخی یحیی ميا قال‎ na SIS 


P 


EE LIN TN nara JA SN SNG ESA AA 
Kena KENE SE 


6466. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan mengatakan, Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Maisarah dari Amru bin 
Syarid, bahwasanya Abu Rafi' pernah mengajukan penawaran rumah keada Sa'd bin Malik 
seharga empat ratus mitsgal, dan ia mengatakan: 'Kalaulah aku tidak emndengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tetangga lebih berhak teradap dindingnya" niscaya 
tidak aku berikan kepadamu. 


Kitab: Ta'bir 


Bab: Wahyu pertama-tama 


Kanan SAN BU sg Ai ÊNGG A CE اا‎ 
keju Ur ea SA > ANGGÉ manga 


درو A IG AS Penta at NE‏ يَرَى رُؤَيَا إلا 


A 


ÊNGG iio BAN de فيه و‎ SIS adakang 


AJE ANG فيد‎ Naba a LE a na Sa yin dli 
NG ala TEA PARAH AU AA TAP : WA 


02 d 


Kutii Ii رَسَلَنِي‎ P A na aula SEA 
(SEN ANAN الجَهد ارم يي قال‎ a DA an a, 
gas aa TEJ Sa ج بو او‎ AE MN AA GG حى‎ 


ve # 


BENIH KN akan SGG 3 ERA AA AA þa, wa 
IS ENERGI yaa MAIN AI, Ja NANG SNN في قات ل‎ 
PIA nb AANG ES 

Iis Gian ja‏ هُوَ EA Gani Aan GEA‏ الجَاهِلِيَوَ گان 
يکش Ne LA SAS MAN‏ 2-4 و BS‏ 


In P 


5 مع‎ As 


Jadah SANGA AI WI Aga عَم انمع‎ e SI end عَمِيَ‎ 


in PIA AAA GAN س‎ ANA AA 
pena sa kasa KNA كول‎ Sean sa a 
Sea Pelan AN NGA AAK 
gk APA CA naa AK SS NG 
IE AAA As IS 0 USU GA sêga مرو‎ 


و 


Kt, PRA GA NS AN 2 GAS 


وک صر 


4 4 ردي‎ A > TA 5 ر‎ H SRI 5 
(ENDE GAGANG IN IS يل‎ AA ASI 3353 3 SUS Jin) 
KÜL AE 363 MI midi 35 


6467. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab -lewat jalur periwayatan lain-Dan Telah menceritakan 
kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazag telah 
menceritakan kepada kami Ma'mar, Az Zuhri mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha, ia menceritakan: wahyu pertama-tama yang diturunkan 
kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam adalah berupa mimpi yang baik ketika tidur, 
beliau tidak bermimpi selain datang seperti fajar subuh, dan beliau selalu pergi ke goa Hira 
bertahannus di sana, yaitu beribadah beberapa malam, dan beliau untuk hal tersebut 
berbekal, kemudian kembali kepada Khadijah agar dia dapat membekali beliau untuk 
keperluan seperti itu, sampai akhirnya beliau di kejutkan dengan al hag ketika beliau sedang 
berada di dalam goa Hira', malaikat datang kepada beliau dan berujar, 'bacalah! ' Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam berkata kepadanya, "maka aku menjawab, 'Saya tidak bisa 
membaca! ' Lalu dia mendekapku dan menutupiku hingga aku kepayahan. kemudian 
melepasku dan berkata, 'Bacalah! ' aku menjawab, 'Saya tidak bisa membaca! ' la 
mendekapku lagi dan menutupiku untuk kedua kalinya hingga aku kepayahan, kemudian 
melepasku lagi seraya mengatakan, 'Bacalah! ' saya menjawab: 'Saya tidak bisa membaca." 
Maka ia mendekapku dan menutupiku untuk kali ketiganya hingga aku kepayahan, kemudian 
melepasku lagi dan mengatakan, 'IQRO' BISMI ROBBIKAL LADZII KHOLAOO sampai ayat 
'ALLAMAL INSAANA MAA LAM YA'LAM, '" kemudian beliau pulang dengan menggigil hingga 
menemui Khadijah dan berkata: "Selimutilah aku, selimutilah aku!" maka keluarganya pun 
menyelimuti beliau, sampai rasa ketakutan beliau menghilang, kemudian beliau berkata: "ya 
Khadijah, apa yang terjadi pada diriku?" beliau menceritakan peristiwa tersebut kepadanya 
dan berkata, "Aku mengkhawatirkan diriku" Maka Khadijah menjawab: 'Sekali-kali tidak, 
bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, sebab engkau 
suka menyambung silaturrahim, berkata jujur, menghilangkan kesusahan serta menjamu 
tamu, serta membela kebenaran! ' Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waragah 
bin naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin OGushshay, anak paman Khadijah, atau saudara 
ayahnya, ia adalah semasa jahiliyah beragama nashrani dan suka menulis kitab suci arabi, ia 
menulis injil arabi dengan kehendak Allah, dan dia seorang kakek yang cukup umur dan buta. 
Maka Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak paman, dengarlah (apa yang dituturkan) 
anak saudaramu! ' Waragah bertanya, 'Hai anak saudaraku, apa yang telah kau lihat? ' Maka 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengabarkan apa yang telah beliau lihat, spontan Waragah 
mengatakan, 'Ini adalah Namus yang pernah diturunkan kepada Musa, duhai sekiranya 
ketika itu aku masih gagah perkasa dan masih hidup, ketika kaummu mengusirmu! ' "Adakah 
kaumku akan mengusirku?" Tanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Waragah menjawab: 
"Iya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa, melainkan ia akan 
dimusuhi. Jikalau aku temui hari-harimu, niscaya aku membelamu dengan gigih.' kemudian 
tak berselang lama Waragah meninggal dan wahyu berhenti beberapa lama hingga Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam sedih. Berita yang sampai kepada kami, kesedihan yang beliau 
alami sedemikian rupa, hingga beliau beberapa kali ingin bunuh diri dengan cara menerjukan 
diri dari puncak gunung, setiap kali beliau naik puncak gunung untuk menerjunkan dirinya, 
Jibril menampakkan diri dan mengatakan: 'hai Muhammad, sesungguhnya engkau betul- 
betul Rasulullah! ' nasehat ini menjadikan hatinya lega dan jiwannya tenang dan pulang. 
Namun jika sekian lama wahyu tidak turun, jiwanya kembali terguncang, dan setiap kali ia 


naik puncak gunung untuk bunuh diri, Jibril menampakkan diri dan menasehati semisalnya. 
Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat: 'Faaligul ishbah' yaitu cahaya matahari ketika siang, 
dan cahaya bulan ketika malam. 


Bab: Mimpi orang-orang shalih 


ر ر رو ماس م az‏ م د و 7 وام DNA‏ 57 و 0 KP PK AAN‏ و 2 s7‏ 4 
pa‏ عَنَمَالِكَعَنَإِسَحَاقَ بن عبد الله بنا amb‏ عن ml‏ مالك JAN‏ 


A < Z 
مه‎ GAY | 


7 و و ەر‎ G Sa 2 PRA As و رر‎ 1 ig 
من النبوّة‎ êsah giat Pr lal جل‎ Ma ELANG NG La pan AN a 
6468. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishag bin 
Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Mimpi baik yang berasal dari seorang yang shalih adalah satu bagian dari enam 


atau empat puluh bagian kenabian." 


Bab: Mimpi dari Allah 


LA D A LA 5 


z A 4 4 4 ANG TAA A ر و‎ 
CE AIA سيعت‎ JA هو‎ LES SAS هير‎ SAS خمد بن يونس‎ SAS 
Z 


4 


ba Ea EN الهو‎ Ga aba JNE la EA َا عن الب صل‎ 


6469. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Sa'id mengatakan, aku pernah 
mendengar Abu Salamah mengatakan: Aku mendengar Abu Oatadah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Mimpi yang benar adalah dari Allah dan mimpi jelek berasal dari 
setan." 


مو وو و 


LA 7 Z 4 Z Z 
fg z< Gr 2 5 5745 < A 2 NA A 153 84 18 2 


S4, ANA NG KANAN Ben Pena Rat Ta Ta A 
من اله‎ PUS أی أ حد كم رۇ يا‎ SSL صل الَهعَلَيَه و سَلَم يهول‎ GA AG AS 


2 22 TG 2 z Zo ا ا ر اور‎ Aa A Le 

2 . 2 2 0 0 A 0 . 
7 Kal 5 MH LINA ANY 7 - ورا هاو‎ A r 

فليَحمدالله A aa Pasa SI AE‏ فلِيَسَتَعَدمنٌّ 

TT TANG 7‏ د LAPAK‏ + و و 

as NGA Vla: Naya 


6470. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yuusf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepada kami Ibnul Al Had dari Abdullah bin Khabbab dari Abu 
Sa'id Al Khudri, ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang 
diantara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka 
hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah, adapun jika ia bermimpi selainnya 
yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan 
dari keburukannya, dan jangan menceritakannya kepada orang lain, sehingga tidak 
membahayakannya." 


Bab: Mimpi yang baik adalah satu diantara empat puluh enam bagian 


LA 
LA 2 A 


ر اور 6 و 22 22 5 كثير و g‏ و PTT‏ اکر Pra nyata‏ 
حَدنْمَامسَد GN Ta AN EA KUA‏ ۸ .31 عليه خيرالتقيتهبِالَيَمَامَدعَنَأبِيهِحَدَتْمَا 


r 


NA AN Na denagn LEG Para 
عابي حَدَكَتَاعَيَد الَا ي ةأيه‎ KAS NGGAE 2 basa) GAS لمت‎ ah 
ka ka pakan TNE 


6471. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdullah 
bin Yahya bin Abi katsir yang ia memujinya dengan baik, aku menemuinya di Yamamah dari 
Ayahnya, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Qatadah dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mimpi yang baik adalah berasal dari Allah dan mimpi 
buruk berasal dari setan, maka jika salah seorang diantara kalian bermimpi buruk, hendaklah 
meminta perlindungan kepada Allah karenanya dan meludah kesamping kirinya, sehingga 
mimpi buruknya tidak membahayakannya, " dan dari ayahnya, telah menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
semisalnya. 


glll OERS ندر‎ KE داد 8 شار‎ 
و 5 ور‎ 2 aN A و‎ “N2? Z 
مِنّالنبوّة‎ kai NG ن‎ Tan 2 na NG 33 KAH Aa 


6472. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik 
dari Ubadah bin Ash Shamit dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "mimpi seorang 
mukmin adalah satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian." 


Jaa aya ap ےچ م 2س‎ 


S 


isi gigir LA Pra E 


r‏ ا E PAHA‏ جر من 
A‏ 


asah Dee Ae یدالو و شی‎ KE SKR LAS رو‎ 33 PAI 


6473. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Oaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Sa'd dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, 
bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mimpi seorang mukmin 
adalah bagian dari enam atau empat puluh enam bagian kenabian." Dan hadits ini 
diriwayatkan oleh Tsabit, Humaid, Ishag bin Abdullah dan Syu'aib dari Anas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. 


ا 


ka 2 0< 25 222 7 سدم ا قات‎ NG NI ta» Ka ak 2 NAN 
géo bi ank aka Ba nag نآ بي حازم و ال دراو ردي‎ NG AS Bah AL, حَدَنْنِي‎ 


ZA e 


“a 2 A a PA A S او و‎ Trug ر‎ 
ربعين‎ Gam? Dab AAS NI gi ga ANISA IA RAGA سَعِد‎ 
.. cat | IA » 
sea 


6474. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepadaku Ibnu 
Abi Hazim dan Darawardi dari Yazid dari 'Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id Al Khudzri, ia 
mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Mimpi yang baik adalah bagian 
dari empat puluh enam kenabian." 


Bab: Kabar gembira 


SG قا‎ NG سويد الیب ا‎ SA AN EEA EA fah pi Kas 


7 - 


GIE SANG SI KH BAANG ن او‎ PAR Aa Pa 
A EA) 


6475. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Musayyab, bahwasanya Abu Hurairah 
menuturkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kenabian tidak ada lagi selain 
berita gembira, " para sahabat bertanya, 'apa maksud kabar gembira? ' Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam menjawab: "mimpi yang baik." 


Bab: Kebenaran mimpi 
واه شه > 22 وھ ےو ا م واه ر‎ > pe AAA م‎ 2E as > دم‎ NGE م‎ 


A 


NG AM Ade Aris ARA SALA 


— 
Ns 
5 
N 
Ne 
LAN 
— 


Piai 


NGU Sa sa 7 CNAN‏ الأو اخر 


6476. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar radliallahu 'anhu; ada 
beberapa orang yang diperlihatkan kepada mereka lailatul qadar pada tujuh malam terakhir, 
sedang sebagian yang lain diperlihatkan kepada mereka pada sepuluh malam terakhir, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "carilah pada tujuh malam terakhir." 


Bab: Mimpi orang yang dipenjara, pelaku kejahatan dan kesyirikan 


A 27 A س ير و‎ ? 4 2 > In Ban هم‎ RAW ر ر ےو‎ 
خافن‎ EAU EAEAP E a PE KAA 


“ 


Ga AA يمي‎ Qz 2 42 1) دع كرام‎ 2124% 4 A KH ag BALA DA. 0 
Pa PEN PENGEN PN ae قالنَ 15 صلی‎ MG AL أبي هر ية رضي‎ 
ex 2 


6477. Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah menceritakan kepada kami Juwairiyah 
dari Malik dari Az Zuhri, bahwasanya Sa'id bin Musayyab dan Abu Ubaid mengabarkan 
kepadanya dari Abu Hurairah  rradliallahu  'anhu mengatakan, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "kalaulah aku mendekam dalam penjara sekian lama 
sebagaimana Yusuf, kemudian seorang penyeru mendatangiku, niscaya kupenuhi 
panggilannya." 


Bab: Mimpi melihat nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam 


- 
rA 


A 
0 وء م سدس ر كس‎ 


0 A 
Af KH 22 2 r p امو رس مد وو‎ 2 5 P کے‎ 
تا عبد اللو عن يو ڏس عن الڙ هري حد ني اٻ‎ ALE USS 


AE AG 
ahli SS 
DA 4 Pa As P r PA g 
IPS A 2 AA GN ا 2 ۹ اا‎ a NN Rp 21-44 {223 
قال آبو‎ iN JEY ALAN المَتام فس ير اني في‎ TA i ALA ale صل‎ Gal 

er 2 ATN A NAGA 27 

عَبَّداللْهِقالابْنسيرين إذاراهفيصورته 
Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah‏ .6478 
dari Yunus dari Az Zuhri telah menceritakan kepadaku Abu Salamah, bahwasanya Abu‏ 
Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:‏ 
"Barangsiapa melihatku dalam tidur, maka (seakan-akan) ia melihatku ketika terjaga,‏ 
(karena) setan tidak bisa menyerupaiku." Abu Abdullah mengatakan, Ibnu Sirin mengatakan:‏ 
'Maksudnya jika melihat beliau dengan bentuk (asli) beliau."‏ 


SA KAP 3G A BA, KA LA, ورمع 2 ييا 4 اوہ‎ 2 ANA ر ا م‎ 


A 


3 04 


ب ور ر )و 22 To‏ :ااي TAK‏ 21014106 د xel‏ < ر و 247 2A‏ 
AI‏ صل Gia ka saka‏ آي في المَتام فقدرَ آني قن الشيَطانَلا يَتَحَيّل يو رۇ ب Pua‏ 


6479. Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 
'Abdul 'Aziz bin Mukhtar telah menceritakan kepada kami Tsabit Al Bunani dari Anas 
radliallahu "anhu mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa melihatku 
dalam mimpi, berarti ia telah melihatku, sebab setan tidak bisa menjelma sepertiku, dan 
mimpi seorang mukmin adalah sebagian dari empat puluh enam bagian kenabian." 


AK USIA =, KERA دوه 127 عو عر‎ 0 » & piia A ل‎ SI 33 22 NE 
أخبرن أ بَوسَلمَهَعَنَ أي قتا ةقالقال‎ pau A Wg Sa 
AA D 2 ور ر‎ > 1,5 2 ANA La G PN AD ر‎ 21244 Toaz 
an Éi a a الهو‎ yaa A gak AN A 
= 7 72 3 ر‎ 5 A رص‎ 
O Ty 
SARAN gê ras WG الشَيّطان‎ 3 PE ماله ثلاثا و‎ EA 
2, 


6480. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ubaidullah bin Abi Ja'far telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah dari Abu 
Oatadah mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Mimpi yang baik adalah 
berasal dari Allah, sedang mimpi yang buruk berasal dari setan, maka barangsiapa melihat 
sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia meludah ke samping kirinya sebanyak tiga kali, 
dan mintalah perlindungan dari setan, sesungguhnya mimpinya tersebut tidak akan 
membahayakannya, dan setan tidak mungkin bisa menyerupaiku." 


SS MG Kiii a BS SN SA AS Ga KAA SS Para 
A Z 8 
GRAN EA ابه يو ذش‎ SA da NBK AG 


6481. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Khali telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Harb telah menceritakan kepadaku Az Zubaidi dari Az Zuhri, Abu Salamah 
mengatakan; Abu Oatadah radliallahu 'anhu mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Barangsiapa melihatku berarti telah melihat yang sebenarnya." Hadis ini 
dikuatkan oleh Yunus dan Ibnu Akhi Az Zuhri. 


و وو و 


ME BAE AN E Ea ANG‏ عا يسمي 


PERMATA Ben aas PAR ا‎ AN AA يمح‎ GA 


6482. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepadaku Ibnul Al Had dari Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id 
Al Khudzri, ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa 
melihatku, berarti ia telah melihat yang sebenarnya, sebab setan tak bisa menjelma 
sepertiku." 


Bab: Mimpi ketika malam 
PA AN e AAN BS PURA aa SA SAS 


KA EL aa SL AN GE صَلَ‎ LAN ISI BAG 


Ta BII WE Pn N کاکا ر امار‎ Li 


Pd 


س 


Ç las, saka sasis KE KAWAN 


6483. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Migdam Al "ijli telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Ath Thufawi telah menceritakan kepada kami 
Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Aku diberi kunci-kunci al kalim, aku diberi pertolongan dengan ketakutan yang 
dihunjamkan kedalam dada musuh-musuhku, ketika aku tidur tadi malam, tiba-tiba aku 
diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi hingga diletakkan dalam tanganku." Abu Hurairah 
mengatakan, 'Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam lantas pergi sedang kalian 
memindahkannya." 


IA KA Ge PEN PAKE لَمَدَعَنَمَالِكِعَنَنَافِج‎ LA BAE Sis 


AJE كرام مال‎ Per TAN ران‎ Anda pare 


A 24 


PG BERA BANG‏ أَوْعَلَعَوَاتِقِرَجُلَين 


A 


SEN اور‎ kalah yas JA SIB AN الم یح‎ JA ARA Kb adab js 


A Ar 


esa EK‏ مَنَهَذَاقَقِيلَ الْمَسِيحٌالدَجَالُ 


6484. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nafi' dari 
'Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"tadi malam aku diperlihatkan di dekat Ka'bah, aku melihat seorang laki-laki yang kulitnya 
kemerah-merahan dengan postur manusia paling rupawan yang pernah kamu lihat, 
rambutnya memanjang hingga sebahu dengan penampilan paling mengesankan, ia tengah 
menyisiri rambutnya yang meneteskan air, ia bersandaran diatas kedua kakinya, atau diatas 
tengkuk kedua kakinya, ia thawaf di baitullah, maka aku bertanya: 'Siapakah orang ini? ' Ada 
jawaban, "ia adalah Isa bin maryam." Kemudian tiba-tiba aku bersama seseorang yang 
rambutnya sangat keriting, matanya buta sebelah kanan seolah-olah buah anggur yang 
menjorok, maka aku bertanya, 'Siapakah orang ini? ' Ada jawaban: '(dia) al masih ad dajjal." 


A PA 
AN 222 4443 22 2% ورو‎ 7 la A22 A م وو‎ LAI MAN PA 
A 


يحوت ور لاا ر رلا اغ EN EN NS, gandes‏ 
وَتَابَعَهُسْلَيْمَانُبنْكَثِير ا اي Keb AU AI‏ 


sea AWAN Aje Ag aé‏ ُديع الور عن تند a AP‏ غاس واا 
KANE HAM Par Neta‏ إِسَحَاق د بحُي AS E ANE‏ هر ي 


A = 2A 
sn م‎ i َم‎ sn 4 Ae 


6485. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Al Laits dari 
Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah, Ibnu 'Abbas bercerita; bahwa ada 
seseorang menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar; 'Semalam aku 
diperlihatkan dalam mimpi, ' lalu ia memaparkan hadits tersebut. Dan hadits ini dikuatkan 
oleh Sulaiman bin Katsir, Ibnu Akhi Az Zuhri dan Sufyan bin Husain dari Az Zuhri dari 
Ubaidullah dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Az Zubaidi 
mengatakan dari Az Zuhri dari Ubaidullah, bahwasa Ibnu Abbas atau Abu Hurairah dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam. Sedang Syu'aib dan Ishaq bin Yahya mengatakan dari Az Zuhri 
dari adalah Abu Hurairah menceritakan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan Ma'mar 
tidak menyandarkannya hingga waktu selanjutnya. 


r 


Bab: Mimpi ketika siang 
مالك‎ Ash ál BEAN iy NGAGAS NG Pe SS 
2 BA pA E عله‎ ZA 24 A A 
GEES a EKA اللەس ال5‎ 2335 A 
و‎ 4 KG م‎ 


FILA ال صل‎ ASA A a EU يها يو‎ JS Sal AN 


9 


+ PA TA 


Z 1 2 Gie AL Gan - A 5 9 
SANGAN عر ضو‎ Na کاش‎ NGANG gan يصح كك يار‎ ba Li وَهْوَيَضْحَكقَالَت‎ AKN 
Ga NGE JAN Jia ANIES مو‎ PN AAS a 


A r 


PA SE Aa PN SA MEN مم‎ ÁN NANG gan لت يار‎ 
Z A A Íz 514 Wi a مم‎ 
IAIN EGA gaya AN من‎ ANAN a CE وهو كلتما‎ KA AA 


A 


207 و 


AN NANG 2 GL NUSA‏ م ا كْبَتٌ 


SG AN جت من‎ PE عت‎ padng gka رمان ماو‎ AA 


6486. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah, ia mendengar Anas bin Malik mengatakan, 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam Pernah menemui Ummu haram binti Milhan yang 
diperistiri oleh 'Ubadah bin Shamit. Suatu hari beliau shallallahu 'alaihi wasallam 
menemuinya, dan Ummu Haram memberinya makanan dan mencari kutu di kepalanya. 
kemudian Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam tertidur, lantas bangun dan tertawa. Kata 
Ummu Haram, saya bertanya, 'Apa yang menjadikanmu tertawa ya Rasulullah? ' Beliau 
menjawab: "Sekian orang dari umatku diperlihatkan kepadaku dalam keadaan berperang fii 
sabiilillah, mereka mengarungi permukaan lautan sebagai raja-raja diatas permadani, -atau 
dengan redaksi- seperti raja-raja diatas permadani "- Ishag ragu kepastian redaksinya.- Kata 
Ummu haram: 'ya Rasulullah, doakanlah aku agar Allah menjadikan diriku diantara mereka? ' 
maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendoakan untuknya. Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan kepalanya, kemudian bangun dengan tertawa, maka 
aku(Ummu Haram) bertanya: 'Apa yang menjadikan dirimu tertawa ya Rasulullah? ' Nabi 
menjawab, "ada beberapa manusia dari kalangan umatku menjadi pejuang fii sabilillah, " 
dan seterusnya sebagaimana diatas. Ummu Haram berkata: 'ya Rasulullah, doakanlah aku 
agar Allah menjadikan diriku diantara mereka! ' Nabi bersabda: "engkau termasuk 
rombongan pejuang yang pertama." Kemudian Ummu Haram mengarungi lautan di zaman 
pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dan hewan tunggangannya terpeleset ketika 
keluar dari lautan, sehingga Ummu haram meninggal. 


Bab: Mimpi wanita 


P 
PN مو وه‎ A Fera Da 2 fola Rx A ر‎ KS * ر ھر ووم‎ 


2. 


PP PA Aa sate Si kad Pe Par ABEN 
SEBESAR AI ENG An PA 
Kiah Na EL سم‎ pak E NGA KANYA ANGGA HÉ 
Alah Mela ول فوسل اليه د لو‎ JA Oa SDI Kó 


l A 


ÁN agia ae 00 ا الال ر‎ AI yé Elia کر‎ 


2 


rs 2 1 A z TN 53 Aa, راعم‎ a Pp a 1 وم‎ 0 Wu ast رم‎ a 
فقالت ر اله لا‎ a سول‎ iae Gan و و‎ NA الله ان لار جو‎ oid 

m 1 Ss 22 أ‎ 5 
A z WG A Led 5 2 A 2 و‎ POP KA san Tap 8 س ره > عر دوعر‎ A 
a Jaw Va BUAT عن الڙ هري ذاو‎ ELEGAN PI SAS NIA, SS 
AKN كس‎ SANL KNA LAE AsL IN 4 4ه ف ورك‎ loks NS 
ذلك‎ ua gam SA SAN ya A فا‎ ÉES TER PE go AG 


“ 


- 


6487. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepadaku Al Laits 
telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku 
Kharijah bin Zaid bin Tsabit, bahwa Ummul 'Ala seorang wanita anshar yang pernah berbai'at 
kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengabarinya; bahwasanya para sahabat 
membagi-bagi kantong kulit kepada kaum muhajirin, tiba-tiba Utsman bin mazh'un bergegas 
menemui kami, dan kami tempatkan didalam rumah kami, kemudian ia sakit yang 
menyebabkan kematiannya. Tatkala ia meninggal, dia dimandikan dan dikafankan dalam 
kainnya, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam masuk. Lantas saya bergumam: 'Kiranya 
rahmat Alalh terlimpah kepadamu hai Abu Saib, dan persaksianku terhadap dirimu, sungguh 
Allah telah memuliakanmu.' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertanya: "dari mana 
kamu tahu bahwa Allah telah memuliakannya?" Saya menjawab: 'Dengan ayahku sebagai 
tebusanmu ya Rasulullah, siapakah yang dimuliakan Allah? ' Rasulullah bersabda, "Adapun 
dia, demi Allah, kematian telah merenggutnya, demi Allah, sungguh aku berharap ia 
memperoleh kebaikan, dan demi Allah, saya tidak tahu bagaimana aku diperlakukan nanti 
sedang aku Rasulullah." Kata Ummul 'Alas Demi Allah, saya sama sekali tidak akan 
mensucikan seseorang setelahnya selamanya.' Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman 
Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dengan isnad ini, dan ia mengatakan: 
"Saya tidak tahu, bagaimana aku diperlakukan!" kata Ummul 'Ala: hal itu menjadikanku sedih 
sehingga aku tidur dan aku bermimpi melihat 'Utsman mempunyai mata air yang mengalir, 
dan aku kabarkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, dan beliau bersabda: "Itulah 
amalnya." 


Bab: Bisikan dari setan, jika ada bisikan, berpaling ke arah kiri dan meludah 


DA y Pa 4 A‏ سر سا و 
م رار ور LEO Kaano‏ و ss ATA fg > . a2 2 DAA p‏ 25 03 
يحيى بن ب يتك عن بل عن ابن ر ب عن الي 219 ٥‏ نصاري 


Pata ALA SNI A فاسان قال‎ saka PAEA AN Ni ya NG و‎ 


5 
A 


PLN 


- 5 2 Ag? Ag ہم ي‎ Ae 1G 217 و ماه‎ AA 
NE هدفلَيَبَصَىٌ‎ SAS أحد‎ AS الشيّطانقإذا‎ ya الحلم‎ GAN AG SENJ يفَو‎ 
و‎ TAA G 3 2 4 
مور‎ A9 |. 2 Aa 
وَلَيَسَتَعَذ بالله مته فلن يضر ه‎ 


6488. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah, bahwasanya Qatadah Al Anshari dan dia 
termasuk dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan pejuang penunggang 
kudanya, mengatakan: aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Mimpi yang baik adalah berasal dari Allah, sedang mimpi yang buruk berasal dari setan, 
maka jika salah seorang diantara kalian bermimpi yang tidak disukainya, hendaklah meludah 


ke sebelah kirinya dan meminta perlindungan kepada Allah, niscaya yang sedemikian itu 
tidak membahayaknnya." 


Bab: Susu 
- 2 Pompa PAKAH A P 9 ا‎ papi 2 er, 
عمَرَقال‎ Ez Aá BE EGA حير مكاعد عَبَّداللهِ‎ YA < KES 
Pd A - 0 
AN rae ےلیک‎ BEA KA BA SAN ٹہ سے‎ 
لارَى‎ aa pg بيا آئاتاي أتيث بقد‎ yii ka gak êh | Joh سَولا‎ 


2 


NIGANG AI US Je ع‎ EATA s Pan IG 


6489. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Hamzah 
bin "Abdullah, bahwasanya Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Ketika aku tertidur, aku diberi gelas susu, lantas aku minum 
sehingga kulihat sungai keluar dari kuku-kuku-ku, kemudian kelebihannya aku berikan 
kepada Umar." Para sahabat bertanya: 'Lantas bagaimana anda takwilkan ya Rasulullah? ' 
Nabi menjawab: "itulah ilmu." 


Bab: Jika susu mengalir di ujung jari jemarinya atau kukunya 


Z 


A SS dl JM ALE BE ai 35-‏ ب بُ SMAN a‏ مره 


5 


AGEN Je AN لقال رَس ول‎ KER رضي‎ AE NE Ae AE 
2231 566 P EA 0 رر رر وغ اراك‎ 2 Kr 
ANANG MAA AA IES 


4 


بَنَالْخَطَابٍ قَقَالَمَنَ واو KAMI‏ 


6490. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Abu Shalih dari Ibnu Syihab 
telah menceritakan kepadaku Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahwasanya ia mendengar 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma mengatakan, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku tidur, aku diberi segelas susu, lantas aku meminumnya hingga aku 
betul-betul melihat sungai dari ujung-ujung jari jemariku, lantas kuberikan kelebihannya 
kepada Umar bin Khattab." Maka para sahabat yang di sekitarnya berujar, 'bagaimana 
engkau takwilkan Ya Rasulullah? ' Beliau menjawab: "seperti itulah ilmu." 


Bab: Gamis (pakaian) dalam tidur 


gabig SA A PA pa <‏ هاپ کا گني 


A 


LGI GA at Ass ال‎ AN سول‎ TEA den jadian Li 


ایو 


ago Aa IM اسه‎ 2 Le اراو‎ BAÈ, شم مع عم‎ 2a A عم في‎ 
Kas Ye التديَّوَمِنْبَامَايْبَلعْدَونَذلِكْوَمَرَ‎ a PES apaa EN 
ANG DNA Asu AZ 2 PAN Ban 5 2 و‎ 
يَجَرٌ هُقَالوامَاأْوَّلْتَهَيَارَسُولَاللَهِقَالَالدينَ‎ arab aké AN, 


6491. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Shalih dari Ibnu Syihab 
mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abu Umamah bin Sahal bahwasanya ia 
mendengar Abu Sa'id Al Khudzri mengatakan: Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku tidur, aku melihat manusia diperlihatkan kepadaku sedang mereka 
memakai baju gamis, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai lebih bawah daripada 
itu, dan Umar bin Khattab melewati dengan gamis yang ia seret." Para sahabat bertanya: 
'Bagaimana anda menakwilkan? ' Rasulullah menjawab: "Itulah agama!" 


Bab: Menyeret gamis dalam tidur 


- 
ع و دس 


4 و و PA 4 PEA s 6 PEA‏ و 
Pe Gurun TAA > ANGKA‏ هاب ai AR., 2 ln A2 > 123A EZ‏ ور | م م 
AS‏ سعبيد : حد | Ke AN‏ عقيل | ٠. Ik: dala | A (oli,‏ 
a‏ 
- 


1 


2A? -‏ سر ر اعم ےا 2 ر ر 21245 Da‏ ا NAGA‏ 
سَعِيدٍ a‏ آنه قال سيعت رَسُولَ الوص BELIA AA pal ANN‏ 


alAia a 2 NONG ala 29 NAH AA 22 7 GA, ALA Pe ANG ata 
عيبل عمرٌ‎ 23 Dop يوم‎ laa ejas س عضو‎ 31 
1 za e A 0 22 3 6 < 1 g 2 8 

بن الطاب و عليه قمص ag SS Gb AH‏ 


6492. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepadaku Al Laits 
telah menceritakan kepadaku Ugail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu 
Umamah bin Sahal dari Abu Sa'id Al Khudzri radliallahu 'anhu mengatakan: aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, diperlihatkan manusia 
padaku dan mereka memakai gamis, diantaranya ada yang sampai putting susunya, ada yang 
dibawahnya, dan Umar diperlihatkan kepadaku sedang menyeret baju gamisnya." Para 
sahabat bertanya: 'bagaimana anda menakwilkan ya Rasulullah? ' Nabi menjawab: "itulah 
agama." 


Bab: Khidhr dalam mimpi dan tanaman menghijau 


- اة“ الد و ودس و‎ KALA 4 ر‎ CESS EAZA G وو‎ PA IA CA 
بَْعَمَارَة حد تا قر ة بن خا عن محمد بن سير ين‎ (ga SAS عبد الله بن محمد الجغفيّ‎ USS 


A 


A‏ 254 و NEH 2 s‏ ان P r IN A‏ ا ری ا 
ERA aa GLS E AG‏ قمر ADI GG DU NE‏ 


4 
2A7 
te Nag 


Pd A Sp ا ا‎ RAED, 14 A Gr at TEA PA 4 
ANA) AIA, aa GAS JUS SN NGGAE Jasad ر جل م اهل‎ 


LA G 2 Pep LA > - 
د هر‎ A KPA Nan nia Aha انه‎ Tama مع ول عا‎ LA ای ا ار عم‎ A 
أَسَفَلِهَا‎ 3 98 72 Lan كَأَنْمَاعَمودُوْضْعَفرَوْضَةَخَضْرَاءَفَنصب‎ ea له‎ 
G Z P 2 و‎ A 2 P 525 P م‎ A 2 و و‎ 4 
و‎ NA Ken IT I AA LL TE . A ور‎ 
Je san) KERAIAN منصف وَالمنْصَف صيف فقيل ار قه فر قيته حد‎ 
4 


سے و 22 n f 0 DOA Ong zsa NEAR‏ أو 
AAA‏ وسم قال رسو لان صل ANE gas ka AE‏ هو PSA‏ 


6493. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi telah menceritakan 
kepada kami Harami bin Umarah telah menceritakan kepada kami Ourrah bin Khalid dari 
Muhammad bin Sirin mengatakan, Oais bin Ubad mengatakan, aku berada di suatu halagah 
yang disana terdapat Sa'd bin malik dan Ibnu Umar, lantas Abdullah bin Salam lewat, 
kemudian mereka mengatakan: 'Ini adalah seorang penghuni surga." Maka saya katakan 
kepada Abdullah bahwa mereka telah mengatakan demikian dan demikian. Spontan 
Abdullah bin Salam mengatakan: 'Subhanallah, tak sepantasnya mereka mengucapkan suatu 
hal yang mereka tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, hanyasanya aku bermimpi 
seolah-olah ada sebuah tiang yang diletakkan dalam sebuah kebun hijau, kemudian tiang itu 
ditegakkan disana sedang di ujung tongkat itu terdapat tali dan bagian bawahnya terdapat 
seorang pelayan, kemudian ada suatu suara yang terdengar, 'naikilah tiang tersebut! ' Maka 
aku menaikinya hingga aku berhasil mengambil tali. Kejadian ini aku kisahkan kepada 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Abdullah bin Salam meninggal sedang ia memegang tali yang kokoh." 


Bab: Menyingkap wanita dalam tidur 


0 


NGE 5 Nan و‎ daan ca“ KAN A 
2 


ZA‏ ا 5 ام $- 4 EEP‏ - و 
AN Ar PADA‏ 


6494. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kulihat engkau dalam mimpi dua kali, tak tahunya 
ada seseorang menggendongmu dengan sehelai kain sutera, dan berujar: "Ini isterimu! ' 
maka aku singkap, tak tahunya adalah engkau, maka kukatakan: 'Kalaulah ini berasal dari 
Allah, lakukanlah! '" 


Bab: Pakaian sutera dalam tidur 


Was‏ 2 دوا ما وك 3 خَبرَنَاهِشَامْءَ SIGE i ani E‏ سول الله صلی اله 
A‏ 


A 
4 


EEIT PAS SAI TE s8 AAS Adi Jaka Alaa Aa 


Fa 


na . 3 2 Z 1 PA Pn رص‎ 
PA ف سر‎ WE UT يمضه ځار‎ Anal An KANA CSS PES 


َقُلَثُاكُشف Sx pal ABE) KAN: KAH WA SI ES‏ 4 يمضه 


6495. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu 
Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "aku melihatmu dalam mimpi sebelum aku 
menikahimu sebanyak dua kali, kulihat seorang malaikat menggendongmu dalam sebuah 
kain sutera, maka aku berujar: 'singkaplah kain ini! ' maka malaikat tersebut menyingkapnya, 
dan ternyata engkau. Maka aku katakan, 'Kalaulah ini benar-benar dari Allah, laksanakanlah! 
' Kemudian engkau diperlihatkan dalam mimpiku, ada malaikat yang menggendongmu 


dalam sehelai kain sutera, maka aku berujar; 'singkaplah kainnya! malaikat pun 
menyingkapnya, dan ternyata engkau, maka kukatakan: 'Kalaulah ini dari Allah, 
laksanakanlah! '" 


Bab: Kunci-kunci di tangan 


D 


GAMA Lana HN ASN Jak i , سيد غر‎ una 


Peni ah pana AA PA 


da SI Te اس کاک‎ a 

3S Ie ga NG‏ ذلك 

6496. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair Telah menceritakan kepada kami Al 
Laits telah menceritakan kepadaku Ugail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Sa'id 
bin Musayyab, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dengan membawa jawami' kalim, dan aku 
diberi pertolongan dengan rasa takut yang dihunjamkan dalam dada-dada musuhku, dan 
ketika aku tidur, aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi, dan diletakkan pada kedua 
tanganku." Abu Abdullah mengatakan, dan sampai berita kepadaku bahwa makna jawami' 


kalim ialah, Allah menghimpun sekian banyak masalah yang pernah ditulis dalam kitab-kitab 
suci sebelumnya dalam satu masalah atau dua masalah, atau seperti itu. 


Bab: Bergelantungan dengan tali dan kalung 


NAN و‎ 


حَدَدْنِي BAE‏ محم SEN UE ANA‏ وحَدَكْنِي Sana‏ دیا 


A33 NA AA LN IE An NE E ANA َوَن محم‎ 
- 2 م‎ A Aa Keok aan 1 KED 7 aie 
KAN Pa PENA NYEN 333 ف أَعَلَ الْعَمُو دعو‎ 
ےا‎ OE ا‎ 223A A 12 وه‎ 
Ngka ag hede َقَصَصْمْها‎ Ian ES AAN SANG 
NAN BNN AAN, SAMA a 
Sean 


6497. Telah menceritakan kepadaku 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Azhar dari Ibnu Aun -lewat jalur periwayatan lain-dan telah menceritakan kepadaku 
Khalifah telah menceritakan kepada kami Mu'adz telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun 
dari Muhammad telah menceritakan kepada kami Qais bin Ubbad dari 'Abdullah bin Salam 
mengatakan; di sebuah taman atau tengah-tengah taman seolah-olah aku melihat sebuah 
tiang yang bagian paling atas tiang terdapat tali, kemudian dikatakan kepadaku; 'naikilah! ' 
aku berkata; 'aku tidak bisa menaikinya! ' lantas seorang pelayan mendatangiku dan 


mengangkat pakaianku, dan aku dinaikkan, dan aku berpegang erat dengan tali tersebut. 
Tiba-tiba aku terbangun dalam kondisi masih berpegangan dengan tali itu. Kejadian mimpiku 
ini kukisahkan kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, dan beliau bersabda: "Taman 
itu maksudnya taman Islam, dan tiang itu maksudnya tiang Islam, dan tali itu maksudnya tali 
yang kokoh, engkau senantiasa memegang teguh Islam, hingga engkau meninggal." 


Bab: Sutera dan masuk taman dalam mimpi 


CA JUL عَم رضي اله‎ AE َيب عن يو ب عن افع‎ Sia IR na 
PE د و‎ EAA 54 2 A1 Z a? . و 0050 # رص‎ AA - PE م‎ 275 
ا‎ Pp PA يدي‎ E المَتَام‎ 


D 
ءوده‎ 


ANE KEN Ja ر‎ NG NG PETA 5 الي صلا‎ a patin 
NA 


6498. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, mengatakan: aku 
bermimpi dalam tidur, seolah-olah di tanganku ada sehelai kain sutera, tidaklah aku 
berkeinginan menuju suatu tempat dalam surga dengan membawanya melainkan kain itu 
menerbangkan aku. Maka kukisahkan mimpiku kepada Hafshah, dan Hafshah mengisahkan 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau bersabda: "saudaramu adalah laki-laki 
Shalih, " atau beliau bersabda: "Sesungguhnya Abdullah laki-laki Shalih." 


Bab: Terikat dalam mimpi 
LPG A A 182 A KAN ANG و‎ BNN ga NAK DL 
سَوء أَبَاهرَ‎ Fak PER A Wasa Ket la SAS 


AI LG E 2 petasan NG Sa lasa 2 LA قشو لقال ر سو لاله صل‎ 


A 


A 4 Pa 2 


Ci RASA يذب قال‎ V3 PAN yA ما‎ 55 PAN al Ang SN pa ad ên ya SAS 


Pa 


D a ا‎ aaa 


AA map ANG Aak anga و كشن‎ 


LA 
- 


NA قال يو‎ Ka pén AE eny 3 AM GA صل‎ ANE 


SENIN EK Az SAVE gala sara AE AN aan EN LS 


6499. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shabbah Telah menceritakan kepada 
kami Mu'tamir aku mendengar Auf telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sirin 
bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika Zaman semakin mendekat, mimpi seorang mukmin nyaris tidak bohong, dan 
mimpi seorang mukmin adalah satu bagian dari empat puluh bagian kenabian, dan apa yang 


berasal dari kenabian tentu tidaklah bohong." Muhammad mengatakan: 'Dan aku katakan 
sedemikain ini." la juga mengatakan, Ada berita bahwa mimpi ada tiga, sekedar bisikan jiwa, 
teror dari setan dan kabar gembira dari Allah, maka barangsiapa bermimpi suatu hal yang 
tak disukainya, jangan menceritakannya kepada seorang pun, hendaklah ia bangun dan 
mendirikan shalat. Juga Abu Hurairah berkata, Rasulullah juga membenci Al ghull saat tidur 
(tidur terus menerus) dan beliau terkagum-kagum terhadap keistiyomahan beragama, dan 
makna al gaid adalah keteguhan beragama. Sedang Oatadah, Yunus dan Hisyam serta Abu 
Hilal meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
dan sebagian mereka memudrajkan keseluruhan hadits ini, dan hadits Ibnu Auf lebih jelas. 
Sedang Yunus mengatakan: aku tidak mengira hadits tentang Oaid (keteguhan beragama) 
tersebut kecuali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Abu Abdullah mengatakan: Istilah 
aghlal (belenggu) tak terjadi selain untuk leher. 


Bab: Mata air yang mengalir dalam mimpi 


A -rz A 


MI EN AE G NE PAKA ATA DA EA ا خی عيذ الله‎ NGE CNN 

e لاا‎ Age EN NAN JAN وهي‎ 
WRP PAS Sah Kap PA SA Ns 2G Anton 
عَلَيَكَ‎ Aa MORE AR EL A OA كول‎ ; Ce haii si 
AMS AN eade A e Nha ua AI 


e HA A,‏ ر رن 


2 4 A 5 © عو‎ A -2 5 pra 56 ta 
CIA KA ر کي‎ IYAN a E Isu JAN gen 56156 GAN gl 
MIKÄ PETA Pur Pata AN AN Alih, PE KE 
4 A 
AG ميج‎ wah 


6500. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Kharijah bin Zaid bin tsabit dari 
Ummul 'Alaaò salah seorang sahabiyah yang pernah ikut berbaiat kepada Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, mengatakan: Utsman bin mazh'un mendatangi kami dalam 
sebuah hunian ketika orang anshar membagi-bagi pembagian hunian kaum muhajirin, ia 
kemudian mengeluhkan sakitnya dan kami merawatnya hingga meninggal. Kemudian kami 
mengkafaninya dengan bajunya. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam selanjutnya menemui 
kami, dan kami berujar: "Semoga engkau hai Abu Sa'ib, mendapat rahmat Allah, kesaksianku 
terhadapmu, adalah betul-betul Allah telah memuliakanmu! ' Nabi bertanya: "dari mana 
kamu tahu?" Aku jawab: 'Saya tidak tahu." Nabi bersabda: "demi Allah sungguh ia telah 
menghadapi kematian, dan saya hanya berharap ia memperoleh kebaikan dari Allah, demi 
Allah, aku tidak tahu padahal aku adalah Rasulullah bagaimana nantinya aku diperlakukan, 
juga tidak tahu bagaimana kalian diperlakukan." Ummul 'Ala' berguman: 'Demi Allah, aku 
tidak akan mensucikan seseorang setelahnya'. Dia menuturkan kembali: 'dan aku bermimpi 
melihat Ustman bin mazh'un mempunyai sungai yang mengalir, kemudian aku mendatangi 


Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, aku ceritakan mimpiku kepada beliau, dan beliau 
bersabda: "Itu pertanda bahwa amalnya terus mengalir baginya." 


Bab: Menarik air dari sumur hingga manusia kenyang 


و وه وم 


iseng 3 AA ag. Pa حَدَتْنَاشْعَيبُ شعيّب‎ aé ea Da AR Gas 
يتا‎ AA a و و‎ Nan 5466 KSAU g Garena 


ee La 2 


E غ‎ DIA AIA 


- تالا‎ 5. 
Na ب‎ 
S Ka صر ب‎ ma 


6501. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim bin Katsir telah menceritakan 
kepada kami Syu'aib bin Harb telah menceritakan kepada kami Shakhr bin Juwairiyah telah 
menceritakan kepada kami Nafi', bahwasanya Ibnu Umar radliallahu 'anhuma menceritakan 
kepadanya dengan mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika 
aku berada di sebuah sumur sedang menarik ember, tiba-tiba Abu bakar dan Umar datang, 
kemudian Abu Bakar menarik seember atau dua ember dan dalam tarikannya terlihat ada 
kelemahan, Allah pun mengampuninya, kemudian Umar bin Khattab mengambil ember dari 
tangan Abu Bakar, tiba-tiba embernya berubah menjadi besar, tidak pernah aku melihat 
seorang jenius yang beramal serius (gigih) seperti kegigihannya, sehingga orang banyak bisa 
minum dengan kenyang." 


Bab: Menarik ember atau dua ember dari sumur dengan lembek 


AANG Ena SERA ھر قا‎ PB 37 خمد‎ A 


BIN NG gh KH A p45 D ANEH IE Selasa 
Pa D 


KS ANN AE a الطاب‎ Aa 


14 

Lz تالا‎ 5. 
9 > 
aaa سب سمال‎ udani 


6502. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Musa bin 'Uqbah dari Salim dari ayahnya tentang 
mimpi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkaitan dengan Abu Bakar dan Umar, beliau 
bersabda: "aku melihat orang-orang berkumpul, kemudian Abu Bakar berdiri dan menarik 
ember atau dua ember dan dalam tarikannya ada kelemahan, Allah pun mengampuninya, 
kemudian Umar bin Khattab berdiri dan tiba-tiba ember tersebut berubah menjadi besar, 
aku tidak pernah melihat seorang jenius yang beramal serius (gigih) seperti kegigihannya, 
sehingga orang banyak bisa minum dengan kenyang." 


2-19 
Lu 


Fara‏ 5 ين عقي حدکني SAS JUAN‏ عقيل عن MN aana MN ASN‏ ير 
SAHAM Pena‏ سَلَمَكَالَبَينَاآتَامَايْمْرَ ana BEG‏ 


LA 


A 


Pa is < AN ga bae Kasar Nk تر‎ “b dd a GE SANE NUN 
AA gank عكر‎ jg Ngah á ع‎ Kd Ai aé ANAA GAN EH, 


[A تالا‎ a 
> 0ب‎ 
صر سب سمال عدن‎ aa 


6503. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepadaku Al Laits 
mengatakan, telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan 
kepadaku Sa'id, bahwasanya Abu Hurairah mengabarinya, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, aku bermimpi berada di sebuah sumur dan diatas ada 
sebuah ember, maka aku menariknya sekehendak Allah, kemudian Ibnu Abu Ouhafah 
mengambilnya, dan menarik seember atau dua ember, dan dalam tarikannya terlihat ada 
kelemahan, Allah pun mengampuninya, kemudian embernya berubah menjadi besar, dan 
Umar bin Khattab mengambil ember, dan tidak pernah aku melihat seorang jenius yang 
beramal serius (gigih) seperti kegigihan Umar bin Al Khaththab, sehingga orang banyak bisa 
minum dengan kenyang." 


Bab: Istirahat saat tidur 


1G 


2 236 ا‎ BN “AG “212 BAN 2 A او‎ 
ا ا‎ Ton e a 


- 
Pel Ha 


Ah aaa NENG 6 


مع م هه 


[po NG SUS j SI daka sih‏ يمد 


6504. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Ibarhim telah menceritakan kepada kami 
'Abdurrazag dari Ma'mar dari Hammam bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah radliallahu 
'anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, aku 
melihat diriku diatas telaga memberi minum kepada orang-orang, Abu Bakar mendatangiku 
dan mengambil ember dariku dengan tujuan agar aku bisa istirahat, ia menarik dua tarikan, 
dan dalam tarikannya ada kelemahan, Allah pun mengampuninya, lantas Umar bin Khattab 
datang dan mengambilnya, ia tiada henti menarik ember hingga manusia pulang dan telaga 
terus memancar." 


Bab: Istana dalam mimpi 


DA و‎ Pa Cant PA Pa 
ع 2 2 ع‎ No TKA ر‎ 8 a4 ر‎ KAA 52 ر کار‎ 
NAMA jan سويد‎ AJE MS é i SALE حَدَكَنِي‎ ARE Ia SA 


Z 
41 


EA, 235 BELI sa AN IN قال ا جلوس عند رسو‎ MS 


SN BAE SEA SAN قالو‎ LINA IA دامر أ صا انپ فصر‎ 


nata Pan MA ALA at. saè SÊG هر ير‎ MJ aa 


6505. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah menceritakan kepadaku Al Laits 
telah menceritakan kepada kami 'Ugail dari Ibnu Syihab mengatakan, telah mengabarkan 
kepadaku Sa'id bin Musayyab, bahwasanya Abu Hurairah menuturkan: ketika kami duduk- 
duduk di dekat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, beliau mengatakan: "ketika aku tidur, 
kulihat diriku dalam surga, tiba-tiba ada seorang wanita berwudhu disamping istana. Maka 
saya bertanya: 'milik siapa istana ini? ' Mereka menjawab: "Milik Umar bin Khattab! ' maka 
aku ingat kecemburuannya, sehingga aku berbalik ke belakang." Kata Abu Hurairah: maka 
Umar spontan menangis lalu berujar: 'apakah kepadamu, bapak dan ibuku sebagai 
tebusanmu ya Rasulullah, aku cemburu? ' 


ESA AE ْعُمَر‎ Mg SAK PENS و‎ e 


a AKG 


Aib Biak NGANA Aa sala KIA جاب ر عبرال قال قال رسو ل الله صل‎ 
cd 
ALAN A5 


2 
a AL 


JA AE AAU AL 3 NN b ai a JAN JA 


A - D 


6506. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali, telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin Umar dari 
Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah mengatakan; Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Aku masuk surga, tak tahunya aku berada di sebuah istana emas. 
Maka aku bertanya; 'Milik siapakah ini? ' Mereka menjawab; 'Milik seseorang dari Quraisy, ' 
dan tiada yang menghalangiku untuk memasukinya Hai Ibnul Khattab selain karena aku tahu 
kecemburuanmu." Maka Umar menjawab; 'apakah terhadapmu aku cemburu ya Rasulullah! 


Bab: Wudhu' dalam mimpi 


Asi GA د‎ A 8 Eye TAS Ke KE 


APE dada desas ا‎ NANG Had TA WA TT 
Re َي كه قو‎ SEN EL هدا‎ JS PR AANG 


WA A 


بک مرو اكيبا ينك وای Hae‏ ا 


6507. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Musayyab, 
bahwasanya Abu Hurairah menuturkan, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bercerita: "Ketika aku tidur, aku melihat diriku dalam 
sebuah taman, tak tahunya ada seorang wanita yang sedang berwudhu disamping istana. 
Maka saya bertanya: 'milik siapakah ini? ' Mereka menjawab: 'Milik Umar bin Khattab, ' aku 


teringat kecemburuannya, maka aku segera berbalik ke belakang." Umar spontan menangis 
dan mengatakan: 'apakah kepadamu, bapak dan ibuku sebagai tebusanmu ya Rasulullah, aku 
cemburu? ' 


Bab: Thawaf di Ka'bah dalam mimpi 


LB, و‎ 


SAN AAS‏ بن عمرَ 

BE LS Pn يهو سل‎ NANE Sa رَضِيَ‎ 
ر‎ E ر ر‎ 4 Kn 27 72 سر ار‎ 
GBLA EL M JELAS ALASAN Sasa SENG AAN A | R3 


22% 


EAE 7 agg RE شيب‎ KEN KAYU Pi 


a bae A Ari NAK êmat t A PAN‏ قلت مَنْهَذَاقَالُوَاهَدًا 
AN‏ الاس Nga‏ ق b agi AA‏ غر اة 


6508. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah bin Umar, bahwasanya 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "ketika aku tidur, kulihat diriku thawaf di ka'bah, tiba-tiba ada seseorang yang 
kulitnya sawo matang, berambut lurus diantara dua orang, kepalanya meneteskan air, maka 
saya bertanya; 'Siapakah ini? ' Mereka menjawab: 'Ini Isa bin Maryam, ' kemudian aku 
menoleh, tiba-tiba ada seseorang yang kulitnya merah, berbadan besar, rambut kepalanya 
keriting, matanya buta sebelah kanan, matanya seolah-olah anggur yang menjorok, maka 
saya bertanya: 'Siapakah ini? ' Mereka menjawab: "Ini dajjal, ' manusia yang paling mirip 
dengannya adalah Ibnu Oathan, " dan Ibnu Oattan adalah seorang laki-laki dari Bani 
musthalig dari Khuza'ah. 


Bab: Kelebihannya diberikan yang lain dalam mimpi 


ےار 22 2 ی ر ر Z |2% gg Aii‏ وام Dhara 2% la‏ و 3 هر كه 
حَدَشََا يَحيَى بن ب A‏ رڪ Siis SNN PRIMA ABE Jae ENGS‏ 
عَبَّدَائَهبَيَعْمَرَ قال معت ر سول الله صل NG dng BIKE sis DA 2 GILA‏ 


2 


KAMI SESI nn SENAI San jih 


6509. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Hamzah bin Abdullah bin 
Umar, Abdullah bin Umar mengatakan; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, aku diberi segelas susu, maka aku meminumnya 
hingga sungguh aku melihat sungai mengalir, lantas kelebihannya kuberikan kepada Umar." 
Mereka bertanya; 'Bagaimana engkau takwilkan Ya Rasulullah? ' Nabi menjawab: "lilmu." 


Bab: Aman dan hilang ketakutan saat mimpi 


PEN BUAT pi برخ م‎ PA SS Ana a HA i 
aa f شر اع اء‎ NGA 
LA A sa قول‎ kan aki E MARA PAE 
كلكو كفي ي أو كَانَفِيكَ‎ NE s3 eT وَسَلَمْمَاشَاءَاَمُوَ‎ 
kaa Pe ak Li Sial EN E sita Jan ا‎ 


4 


kagak maba Ad Mai í anse PES Pa نعم‎ 
BEAN وَأَرَىفِيبَا‎ RCR Saga ينمك بيده‎ PA AA Ss para 
Seakan KA iaioe HATI بالل‎ 
ERA PA ss ala sarah Aan ا‎ 


A » Du 4 Z‏ را 

MAN قَقَالَكَافكلَمْ ورَلْبَعَدَكَلِكَ كر‎ A 33 PA 
6510. Telah mengabrkan kepadaku 'Ubaidullah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami 
'Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Shakhr bin Juwairiyah telah 
menceritakan kepada kami Nafi' bahwasanya Ibnu Umar mengatakan: dahulu sahabat- 
sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam jika bermimpi, mereka suka sekali 
mengisahkan mimpinya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sehingga Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam menakwilkan mimpinya. Ketika itu umurku masih belia, sedang 
aku sering tinggal dimasjid, karena aku belum menikah. Maka aku berkata kepada diriku 
sendiri; 'kalaulah dirimu ada kebaikan, niscaya engkau berimimpi sebagaimana orang-orang 
bermimpi.' Suatu malam ketika aku berbaring, aku memanjatkan doa, 'Ya Allah, jika Engkau 
mengetahui pada diriku terdapat kebaikan, maka perlihatkanlah kepadaku dalam mimpi." 
Ketika aku dalam kondisi (mimpi) seperti itu, tiba-tiba ada dua malaikat mendatangiku yang 
di tangan masing-masing memegang palu besi, keduanya membawaku ke jahannam sedang 
aku diantara keduanya tiada henti memanjatkan doa; 'Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari jahannam, ' Kemudian aku diperlihatkan seorang malaikat menemuiku sedang di 
tangannya membawa palu besi seraya berujar: "tidak usah khawatir, sebaik-baik manusia 
adalah engkau, jika engkau memperbanyak shalat." Mereka kemudian membawaku hingga 
menghentikanku di tepi jahannam, ternyata jahannam tergulung seperti gulungan sumur, ia 
mempunyai emperan sebagaimana emperan sumur, yang diantara kedua emperannya 
terdapat malaikat yang di tangannya membawa palu besi. Dan kulihat disana ada beberapa 
orang bergelantungan di rantai-rantai, kepala mereka terjungkir dibawah mereka, aku tahu 
disana ada beberapa pemuka Ouraisy. Kemudian mereka membawaku pergi dari sisi kanan. 


Maka akub ceritakan mimpiku itu kepada Hafshah, kemudian Hafshah menceritakanya 
kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Abdullah adalah seorang hamba yang shalih, asalkan shalat malam." Kata Nafi', 
'semenjak itu Abdullah memperbanyak shalat." 


Bab: Mengambil sumpah 


PEN ES PE Gala ANGGA م يو 5 ا‎ PA UR SAS MASA كمد‎ 5 SAN SS 


AS SAB pan Li CLS SA AES NECE EA 


ada : aan قََهُعَل‎ HA 
ee. TAK ي‎ KS Jon MAA FE Sa EM AN 


HEMNE AS MERA A 


ا عي 


Pi عَم‎ anah) کرت ذلك‎ NASA Aa AU OA 
IS sé PNJ JANG ENG Jaa 2225) Jala sale Ade 


Ca 


JANG AN EU 


6511. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari 
Ibnu Umar mengatakan, aku anak muda lajang di masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan 
aku tidur di masjid. Dahulu ada satu kebiasan, siapa yang bermimpi, maka ia menceritakan 
mimpinya kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Maka aku panjatkan doa; 'Ya Allah, jikalau 
aku mempunyai kebaikan disisi-Mu, maka perlihatkanlah kepadaku dalam mimpi sehingga 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dapat mentakwilkan mimpiku.' aku pun tertidur, dan 
kulihat dua malaikat mendatangiku dan membawaku. kemudian ada malaikat lain menemui 
keduanya dan berujar keadaku; 'jangan khawatir, sebab kamu laki-laki shalih." Lantas kedua 
malaikat itu membawaku ke neraka, ternyata neraka itu digulung seperti gulungan sumur, 
dan disana ada sebagian orang yang kukenal, lantas keduanya menggandengku ke sebalah 
kanan. Di pagi hari aku ceritakan mimpiku kepada Hafshah, dan Hafshah mengaku telah 
menceritakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka Nabi bersabda: "Abdullah 
adalah laki-laki shalih, sekiranya ia memperbanyak shalat malam." Kata Az Zuhri, setelah 
peristiwa itu, Abdullah memperbanyak shalat malam. 


KACA 


SAB ag On Dale گان لي‎ JAS 


رو 


Sagala 


Bab: Gelas 
ص‎ Dn A ENI ana KB SAS 
A 7 
NG اتيت يقد‎ BELI يقو ل‎ Aa ya a garoa 


r 
. 


6512. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah dari Abdullah bin Umar 
radliallahu 'anhuma mengatakan, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ketika aku tidur, aku diberi segelas susu, lalu aku meminumnya, kemudian aku 
berikan sisanya kepada Umar bin khattab." Mereka bertanya: "bagaimana engkau takwilkan 
mimpimu ya Rasulullah? ' Beliau menjawab: "ilmu." 


Bab: Sesuatu terbang 


Bacaan ام‎ ata حَدَْنَايَعْفُوبُ‎ In IA PUASA سوي دين‎ AS 


PESAN رضي‎ AE NELLA ANA دض یط‎ NE gi 
يَهِوَسَلّمَكَالَ‎ . 700000 e AN ag 
WES BUKAN SAB من هپ‎ NA snare PTE BELI 
Penan ANG IN Lak NGADANG 212 IE Iso WA 56 


a74 


Ab ور‎ 
6513. telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Muhammad Abu Abdullah Al Jarmi telah 
menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari 
Shalih dari Ibnu Ubaidah bin Nasyith mengatakan, Ubaidullah bin Abdullah mengatakan, aku 
bertanya Abdullah bin Abbas radliallahu 'anhuma tentang mimpi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam yang pernah beliau ceritakan. Ibnu Abbas mengatakan: aku 
pernah diceritai, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengatakan: "Ketika aku tidur, 
aku bermimpi bahwa ditanganku diletakkan dua gelang emas. Aku merasa jijik dan tidak 
suka terhadap kedua benda itu, kemudian aku di izinkan untuk meniupnya sehingga 
keduanya beterbangan. Kedua gelang itu kutakwilkan, aka muncul dua pendusta." 
Ubaidullah menjelaskan: salah satunya Al Aswad al 'Ansi yang dibunuh oleh Fairuz ad Dailami 
di Yaman, dan satunya lagi Musailamah Alkadzdzab. 


Bab: Unta disembelih 


- A - 
e w DA 
r2 7 


7 A A La 4 LA £ 19, م س‎ 2 
SIA ga ي مو‎ DE ي ڪن جروا ي بُر‎ PEKAN PUS TAS حَدَدْنِي‎ 


لخي 


EARS AENEA Kata Alai, AGUNA saio 


A و‎ 2 GP A 


- A < A 2 2 yA Pant 
Isl 92-16 335 65 bala AS راو‎ WA 3 بُوَرَ‎ jaka الْمَدِينَه‎ a33 Lah BIAYA) 


AR MIT SIGLI A SA NENG Asi 


6514. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al 'Ala' Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari kakeknya, Abu Burdah dari Abu Musa, setahuku ia dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Aku bermimpi bahwa aku hijrah dari 
Makkah ke suatu kawasan yang banyak pohon kurmanya. Awal perkiraanku, kawasan itu 


adalah Yamamah atau Hajar, ternyata itu adalah Madinah atau Yatsrib. Dan aku melihat 
disana ada sapi, demi Allah, yang bagus sekali. Dan ternyata mereka adalah orang-orang 
mukmin di hari Uhud. Dan kebaikan yang Allah datangkan serta pahala kejujuran adalah 
yang Allah berikan kepada kita setelah peperangan badar." 


Bab: MeniuptG3767 


۱ > AS ut م‎ NG gn AK, ا ر ےو‎ 2 ANI > Ke 
مُتَيَهِقَالَهَذَامَا‎ ea ana badal NEES aa a حَدَدْنِي‎ 


4 r 


A 7 چ‎ “Mz KÍ SMI 22 sg و ر‎ AEA 2 255 
قال نحن الا خرو نَالسَّابِقَونَوَقالَرسول‎ AA gan ANN San a بها بو‎ USAI 
رم ر ص کر‎ M AE a 1 £? 4 Ag Sea و و | ع ار‎ 
NGGE اران من‎ megh NAE E i KELI gak KAN ال صل‎ 


=, 
CA NAN LA ع و اهكان قاو ی‎ 
3 - BA 5 4 
MU el Ge ls 
2 9 * ےم‎ TA 


6515. telah menceritakan kepadaku Ishag bin Ibrahim Al Hanzhali, Telah menceritakan 
kepada kami Abdur Razag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin 
Munabbih mengatakan, inilah yang Abu Hurairah ceritakan kepada kami dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Kita adalah orang yang datang terkemudian, 
namun kita adalah orang yang pertama-tama masuk surga, " Lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda lagi: "Ketika aku tidur, aku diberi perbendaharaan bumi, 
lantas diletakkan di tanganku dua gelang emas. Keduanya betul betul menjadikanku resah 
dan sedih, lantas aku memperoleh wahyu agar aku meniupnya, keduanya pun terbang. Maka 
kutakwilkan bahwa aka ada dua pendusta yang aku berada diantara keduanya, pertama 
orang Shan'a (al-Aswad al 'Ansi), orang kedua orang Yamamah (Musailamah alkadzdzab)." 


Bab: Mengungsikan sesuatu dari negeri dan menyinggahkannya ke negeri lain 
PLAN و ر و‎ SEN AB TO rA aa “Tan aa aaa A ١ عام‎ a 
بلال عنمو س بن عقبة عَنَ‎ UE الحَميد‎ AA Je S 

Aa AAN bo Gal lan ig AGE 3 سَالِمِ‎ 


Z 
EA 2 


NTB -$ رر‎ cs 1 shos? 2 AK Gs er Pat عر رو‎ 
r? ING 2 A 4 022 و‎ .. .. 8 2 . » 


LA 
LA D 


0 < LA WA NS ركو‎ - 
CSS Er gas A 


6516. telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abdullah telah menceritakan kepadaku 
Saudaraku, Abdul Hamid dari Sulaiman bin Bilal dari Musa bin 'Ugbah dari Salim bin Abdullah 
dari ayahnya, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku bermimpi 
melihat wanita hitam, rambutnya acaka-acakan keluar dari madinah hingga berdiri di 
Mahya'ah yaitu Juhfah, maka aku takwilkan bahwa wabah penyakit Madinah telah 
dipindahkan kesana." 


Bab: Wanita hitam 
KE KESAN SI 2 KANA Kera RAE Ka 


lS ANN 


an Kena JP Ka NA ai dan PA ERA GA 5 حرجت مِنَالْمَدِينَةِحَتَّى‎ NE Ga GAN 32 


AN وَهَِ‎ 
6517. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Bakar Al Mugaddami telah 
menceritakan kepada kami Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Musa 
telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma 
tentang mimpi Nabi shallallahu "alaihi wasallam di Madinah: "aku melihat wanita hitam 
berambut acak-acakan keluar dari Madinah hingga singgah di Mahya'ah, maka aku takwilkan 
bahwa wabah di Madinah telah dipindahkan ke Mahya'ah, yaitu Juhfah." 


Bab: Wanita rambutnya acak-acakan 


5 KANEA PN 
NGA کال ر آیٹ ام کوک کار رکآ‎ MA ALAT 


ر ر 


Aa nian JH 


2 رم A‏ 
Ta 2‏ کا ا و و 1A‏ و ىو سما 2 ALA‏ 7 5 


6518. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Mundzir telah menceritakan kepadaku Abu 
Bakar bin Abi Uwais telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Musa bin 'Uqbah dari Salim 
dari Ayahnya, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku (bermimpi) 
melihat seorang wanita hitam berambut acak-acakan keluar dari Madinah hingga berdiri di 
Mahya'ah, maka aku takwilkan bahwa wabah Madinah telah dipindahkan ke Mahya'ah yaitu 
Juhfah." 


Bab: Menghunus pedang 


ار و PA - PA A Z 7 a‏ 
e‏ واس و St 2 NA‏ عر رر Ao‏ 2 9 2ه م ع ھور م ل و $ La a‏ و 
SIS‏ محمد SAS Nda‏ بو alai‏ عَنْبِرَ يدبن عبد اللو ينآ ي بر دة عن جه ا بي بر دعن آي 


P AE AT A AN KALA AL ca 


= 
AS / A Pa 


A MEI As AE A sita Pa cma 
a falig وَاجُتِمَا‎ 


6519. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al'ala telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah dari kakeknya, Abu Burdah dari 
Abu Musa, seingatku dia dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pernah aku 
bermimpi menggerakkan pedang lantas bagian tengahnya terputus, itu berarti musibah 
kaum mukminin di hari Uhud, kemudian aku gerakkan sekali lagi, dan kali ini kembali lebih 


baik dari semula, maka itu berarti kemenangan yang Allah datangkan dan bersatu 
kembalinya kaum mukminin." 


Bab: Bohong menyatakan mimpi 
PAN EN ee MEA نايوب عَنء کر‎ SAMA EN Pap ra as د‎ 
Keria DAS IS ر كين و‎ PEGA KAN ركلف‎ PARAS AM 
ATAS ATAS BUTA ba is KEYT 
42 م‎ Ke BELA لاا وت و قال بد 155د بُو‎ PE فیا و ليس‎ fi 
ا‎ PE A ERE ga a 


aa Kere NE D E A AA UNA gan SN 


Pa Segi SARS NGENAL panas KAN سَتَمَعَ‎ NAS HE عَن ابن‎ 
E 


6520. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda; "Barangsiapa menyatakan diri bermimpi padahal tidak, ia dipaksa untuk 
menyatukan dua biji gandum dan ia tak akan bisa melakukannya, dan barangsiapa mencuri 
dengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak menyukai atau telah menyingkir 
untuk menghindarinya, maka telinganya akan dialiri cairan tembaga pada hari kiamat, 
barang siapa menggambar ia akan disiksa dan dipaksa untuk menghidupkannya padahal 
tidak mampu." Sufyan mengatakan; 'Ayyub menyambungkannya kepada kami. Sedang 
Qutaibah mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari 
'Ikrimah dari Abu Hurairah ucapannya tentang; 'Barangsiapa dusta dalam mimpinya'. Dan 
Syu'bah mengatakan; dari Abu Hasyim Ar Rumani, aku mendengar Ikrimah berkata; Abu 
Hurairah dengan ucapannya; 'Barangsiapa menggambar, dan barangsiapa menyatakan 
bermimpi, dan barangsiapa mencuri dengar.' Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah 
menceritakan kepada kami Khalid dari Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas mengatakan; 
"Barangsiapa mencuri dengar, dan barangsiapa menyatakan bermimpi dan barangsiapa 
menggambar', hadits ini diikutsertakan penguatnya oleh Hisyam dari Ikrimah dari Ibnu Abbas 
dengan ucapan beliau. 


E S‏ مس لي BER NAE S ANE GAS‏ نيتار مول EA‏ عَنْ 


PEG ANA pa) Je a 5 aé NA Án Jo Ngah ea taat 


ا 


6521. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Muslim telah menceritakan kepada kami 
'Abdush Shamad telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar, 
maula Ibnu Umar, dari ayahnya dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi 


wasallam bersabda: "Diantara kebohongan yang paling bohong adalah menyatakan melihat 
(bermimpi) padahal tidak." 


Bab: Jika mimpi menakutkan, jangan kabarkan kepada yang lain 


< A و و‎ L ر‎ < - A A 4 و‎ 4 
د هي كلا‎ AKA e“ ANAK 4 2 AS رسو‎ NA LP KAN PA 2? سر‎ pe ag Bai 


287 


GA z E. GG AA La A 4 
ENI NGENE AN NS INYA تَمِعَت أبَاقَتَادَة‎ AS PN) 
7-4 1 rad a 
2 EAS Tania 4 دار‎ PRA RAI Als ر سمه‎ PER D ae 2124% 06 
AK اك ع‎ KALA TAZNE af. E AK, 3 0 ۹ ار ر رص‎ PA 
KAA SAS تلاثا ولا‎ a olh i AA PASS Sa 


Ta‏ رو 
LI‏ تضرّة 


6522. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Rabi' telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Abdu Rabbihi bin Sa'id mengatakan: aku mendengar Abu Salamah mengatakan: 
'Pernah aku bermimpi sehingga menjadikan diriku sakit, hingga aku mendengar Abu Oatadah 
mengatakan, 'Sungguh aku juga pernah bermimpi yang menjadikan diriku sakit, hingga aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mimpi yang baik adalah berasal dari 
Allah, maka jika salah seorang diantara kaian bermimpi yang disukainya, jangan 
menceritakannya selain kepada yang disukai, dan siapa yang bermimpi yang tidak 
disukainya, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya dan dari 
kejahatan setan, dan hendaklah meludah tiga kali dan jangan menceritakannya kepada 
seorang pun, sebab yang demikian tidak membahayakannya." 


? PA A PA A = 26 4 
A WAL IK 57 27 7 KOMA NI TA? 0 O وه‎ MAKA 
naa اب نآ ي حازم و ال دراو ردي عَن يز‎ SA aa بر‎ SAS 


LAGE y 


q7 A.A ر کے کو‎ aa او - 225 ر‎ TA 5 2, اك‎ AN 
Baa an رَسُو‎ AN الخد ري‎ an Pa 


LA 


P 
7 R iad a = - 2 2 - - م2‎ s Git 5 PT A 
a K ME BI g s N EE AN رای ا حد کم‎ 
at 
Beng KL سه 2 م 00 1 و لايع‎ 1,2 AA 
AG 052 MANA 7 7 2 م‎ Na. o2 ا‎ 
mi IPAL SN من شر هاو‎ Jala ola il ja ga ahh 


6523. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepadaku 
Ibnu Abi Hazim dan Darawardi dari Yazid bin 'Abdullah bin Usamah bin Hadi Al Laitsi dari 
Abdullah bin Khabbab dari Abu Sa'id Al Khudzri, bahwasanya ia mendengar Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang diantara kalian bermimpi yang 
disukainya, maka itu berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya, dan 
hendaklah menceritakannya, sebaliknya jika bermimpi selainnya ynag tidak disukainya, 
hanyasanya yang demikian itu berasal dari setan, maka hendaklah ia meminta perlindungan 
dari kejahatannya, dan jangan menceritakannya kepada seorang pun, sebab tidak akan 
membahayakannya." 


Bab: Ucapan orang yang tidak bermimpi kepada penakwil mimpi jika salah 


A 
Ayu aan بیو اتون‎ béo TRATTA E E EA 
Z 


LINA ولا علدو‎ Up PI TENIS ee 
Ba E Ina Si ASIAN ANA sa 


- 
se ل‎ 


ILRI WA‏ 00 27 5 سے 1 ر 
TEA MISA a‏ ءفا nin YG Ji AS Peta SAN ak‏ 


Z a Gi > Bgt ص ےر و‎ 4 KEN 
PANE APA BAN A PAN Parera AAN 
A A - 38 


JBL ga ae JELANG, i‏ الظلة قاوسلا 
2 7 2 2 2 2 
SEM 5 Jak sad 51 Ala PSN SR AN TAN JA‏ 
NP: A 2‏ مه £2 7 p @ 5 PI 2, sa Tag‏ 
HEM NGANA AA AA NG HE NIA LA Si‏ رل 


N 


LA Gg 27 


WARAH Are Pa Tk TU PA NABA Wi AA LA MI ASN 
2 Q رسو‎ 
SAS SNI Ab sad 


6524. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bahwasanya Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhuma menceritakan: Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam mengatakan: "Tadi malam aku bermimpi melihat segumpal awan 
yang meneteskan minyak samin dan madu, lantas kulihat orang banyak memintanya, ada 
yang meminta banyak dan ada yang meminta sedikit, tiba-tiba ada tali yang menghubungkan 
antara langit dan bumi, kulihat engkau memegangnya kemudian engkau naik, kemudian ada 
orang lain memegangnya dan ia pergunakan untuk naik, kemudian ada orang yag 
mengambilnya dan dipergunakannya untuk naik namun tali terputus, kemudian tali 
tersambung.' Spontan Abu Bakar berujar; "Wahai Rasulullah, ayah dan ibuku untuk 
tebusanmu, demi Allah, biarkan aku untuk mentakwilkannya! ' "takwilkanlah" Kata 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Abu Bakar mengatakan: 'Adapun awan, itulah Islam, 
adapun madu dan minyak samin yang menetes, itulah Alguran, karena algur'an manisnya 
menetes, maka silahkan ada yang memperbanyak atau mempersedikit, adapun tali yang 
menghubungkan langit dan bumi adalah kebenaran yang engkau pegang teguh sekarang ini, 
yang karenanya Allah meninggikan kedudukanmu, kemudian ada seseorang sepeninggalmu 
mengambilnya dan ia pun menjadi tinggi kedudukannya, lantas ada orang lain yang 
mengambilnya dan terputus, kemudian tali itu tersambung kembali sehingga ia menjadi 
tinggi kedudukannya karenanya, maka beritahulah aku ya Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai 
tebusanmu, saya benar ataukah salah? ' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 
"Engkau benar sebagian dan salah sebagian!" Abu Bakar mengatakan: 'Demi Allah ya 
Rasulullah, tolong beritahukanlah kepadaku takwilku yang salah! ' Nabi menjawab: 
"Janganlah engkau bersumpah!" 


Bab: Menakwilkan mimpi setelah shalat subuh 
ر 2 4 ر ر ر ر‎ 2 20 Pu ر ار‎ A - a ر‎ 
Be ra N بن‎ SS 
LA A, ر‎ BN ZAH و 2 کا‎ D و 22 وھ‎ 
MI يقو‎ MERA SENAI اللَمُعَنْدُكَالَ كَانَرَسُو‎ SEE 


Pa SAKA AG و 4 2 وو‎ $ 
عَدَاةٍ إِنَّهُ تان‎ GAS وإ‎ Sisa klaz pala, Jaa اقا‎ NG A 


IM 


lain BESI Bea | SAS EL 5 SG saat 
ماهتا‎ YAA KEY 


AA SRA D HSP 33 AAA 


Sea Jab A ng a A JS a la Bea 


ر 22 


ja GG a EN Na aa. MALANG MATA A الأو‎ SA) 


GERAN A33 IL 38815 MA Ko BEAN, WA lk 
PENA eoa en JBS LAS SAS Ya AAA 


WENG بورع‎ a وز كلق ل‎ ASI JIN SEL ISU Jana Jak A 


KURNIA A PANAH an Sl Ada 


IM 


Gath eg A AA PAPAN SE JE Ag AA A ر‎ SA Jia BE KSB La 
وَصَوَاقَالَ‎ SE LN َلك‎ ALE نهم‎ Jana AI ia AL JL jasa 


LAGI SK حسمت‎ FA SOE IA NE PAS 


AI SEE eos Ki KES Ab BI 2 2 AISI: NÉ 
akih ei ye بشخو‎ 2 
حجر افيد لو‎ Veto Pa Bap ANG saite بحم‎ AA لِكَ‎ sh a 


EI A 


aa An asa LSI LG a 
GG Ke Eeh, A AS Sa KET adhan Sr 
5 TT 355 SESALI GLS هدا قا لقالا لی انَطَلِنَ‎ NAHAN KIY 


Pd‏ م ص 


PA 7 PE . - و‎ e 5 5 “l ar? 2L? اميس‎ Pa 
a Muka ne IE sab NG ABU pa) 


A 


KSB AKA A SEA Sei LA ad وا‎ $í 


EEE NI NI EJE AN ea ba abab 55 dansa 35) 


Ie ni sab b katakan JI RSU 


A 


| رَاءقالقالا م اذبو‎ Hai Da 301565 Maya e ena جال شط‎ DO US Lis 
a PAYA PAN لْمَحْض ف الْبَيَاض‎ Aa BAE AP. AAS IG ANAA 


5 م و دسم .2 LL 2 Ag, 0. ea AP‏ 
BEAN ya‏ ذهب ذلك السو Las ian‏ افي أ + حَسَنٍصُورَةِقَالَقَالالِيهَذِوِجَنَهعَدَنِوَهَذَاكَ 


Z 


L EKIGA ja الرَبَابَِلمَيَضَاءِكَالَكَالَالِي هَدَاكَ‎ Ja Abg P fa 


06 SA 28. 27 1 توج‎ yet 4 2 2 
KAA SEN آَمَاالْدَنَكَلَاوَأَنتَ دَاخِرَدُكَالَقَلَتُطْمًا‎ AE II SUSUN بار‎ 


r 


pii sêsaka يت‎ eÁ W AI PEA OR SANA 


A ر‎ 


S6‏ جل MEA SAN 23 ga NG T-a‏ جل sêsasi SAS‏ شه 


شدقدا] 5ة Z‏ 


PER NIK YU ANG Da ا‎ sa PAS NASA 


e 
A 


E GE a 1 


Seg PA NE NEKI GPH AA Me 
دم‎ YAA AGEN بل‎ MAYANG AA AN ى‎ nyaa a 


فل sala Bete‏ َا الو دان الذي حو كل مول لودِمَاتَعَلَ nak Lead jan NGONG la‏ 


a isas BAN II peka AE AI رِكِينَقََالَرَسُو‎ LAN اسول الله‎ 
HS A ا‎ ENAK حاطو‎ SA ba Ha حَسَنَاوَ‎ gala IA SS Ga 


6525. Telah menceritakan kepadaku Mu'ammal bin Hisyam Abu Hisyam telah menceritakan 
kepada kami Isma'il bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 'Auf telah menceritakan 
kepada kami Abu Raja' telah menceritakan kepada kami Samurah bin Jundab radliallahu 
'anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam seringkali mengatakan kepada para sahabatnya: 
"Apakah diantara kalian ada yang bermimpi?" Kata Samurah: maka ada diantara mereka 
yang menceritakan kisahnya. Suatu saat ketika subuh, beliau berkata: "Semalaman aku 
didatangi dua orang, keduanya mengajakku pergi dan berujar, "Ayo kita berangkat! ' Aku pun 
berangkat bersama keduanya, dan kami mendatangi seseorang yang berbaring dan yang lain 
berdiri disampingnya dengan membawa batu besar, lalu ia menjatuhkan batu tersebut di 
kepalanya sehingga kepalanya pecah dan batu menggelinding disini. Orang tadi terus 
mengikuti batu dan mengambilnya, namun ketika dia belum kembali kepada yang dijatuhi, 
tetapi kepalanya telah kembali seperti sedia kala. Lantas orang tadi kembali menemuinya 
dan mengerjakan sebagaimana semula. Sayapun bertanya kepada dua orang yang 
membawaku: 'Subhanallah, mengapa kedua orang ini seperti ini? ' keduanya menjawab: 


N 


'Mari kita berangkat ke tempat lain dahulu! ' Kami pun berangkat, lantas kami mendatangi 
seseorang yang terlentang diatas kedua tengkuknya sedang ada orang lain yang berdiri di 
sampingnya sambil membawa pengait besi, ia memegang salah satu samping wajahnya dan 
memotong-motong dagunya hingga tengkuknya, dan tenggorokannya hingga tengkuknya, 
dan matanya hingga tengkuknya" -Kata Auf, terkadang Abu Raja' menggunakan redaksi: 
lantas membelah-belah dagunya, bukan memotong- "kemudian orang yang memotong 
berpindah ke sisi dagu lain dan memperlakukan korbannya sebagaimana ia lakukan pada sisi 
dagu pertama. Belum ia selesai memotong-mogong dagu kedua, maka dagu samping 
pertama kembali seperti semula, maka orang itu memperlakukannya sebagaimana semula. 
Maka saya bertanya: "Subhanallah, kenapa dua orang ini? ' Namun kedua orang yang 
membawaku hanya berujar: "Mari kita pindah ke tempat lain dulu! ' Maka kami berangkat, 
hingga kami mendatangi suatu tempat seperti tungku." Kata Abu Raja, seingatku Samurah 
mengatakan, "Tungku tersebut mengeluarkan suara gemuruh.- Lantas kami melihat isinya, 
tak tahunya disana ada laki-laki dan wanita telanjang, mereka didatangi oleh sulut api dari 
bawah mereka, jika sulutan api mengenai mereka, mereka mengerang-ngerang. Maka saya 
bertanya kepada dua orang yang membawaku: 'apa sebenarnya dengan orang-orang ini? 
Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar: "Ayo kita berpindah ke tempat lain! ' 
Maka kami terus berangkat, dan kami mendatangi sebuah sungai." Dan setahuku Samurah 
mengatakan, 'sungai merah seperti darah-, "tak tahunya di sungai ada laki-laki yang 
berenang, sedang ditepi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan, apabila 
yang berenang tadi sampai ke tepian sungai, ke tempat orang yang mengumpulkan 
bebatuan, maka ia membuka mulutnya dan orang yang di tepi tadi memasukkan batu ke 
mulutnya, lantas ia berenang kemudian kembali lagi, setiap kali ia kembali ke tepi, mulutnya 
membuka dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu itu. Saya bertanya kepada dua 
orang yang membawaku: 'kenapa dua orang ini? ' keduanya menjawab: 'Ayo kita pindah ke 
tempat lain dulu! ' Maka kami pun berangkat, lantas kami mendatangi seseorang yang 
wajahnya menyeramkan sebagaimana seseorang yang paling menyeramkan yang pernah 
kalian lihat. Dan di dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan dan dia berlari di sekitarnya. 
Saya bertanya kepada dua orang yang membawaku, 'mengapa orang ini? ' kedua orang yang 
membawaku berujar; 'Ayo kita pindah ke tempat lain dahulu! ' Lantas kami berangkat. Lalu 
kami mendatangi sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi, diantara dua 
tepi kebun terdapat seseorang yang jangkung, yang nyaris aku belum pernah melihat 
manusia yang kepalanya memanjang di langit seperti itu, dan sekitar orang itu terdapat 
banyak anak-anak kecil yang pernah aku lihat. Saya bertanya: 'Apa ini sebenarnya, mereka 
ini siapa? ' kedua orang yang membawaku berujar, "Ayo kita pindah ke tempat lain dulu! ' 
Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan, hingga kami mendatangi sebuah kebun besar 
yang sebelumnya aku belum pernah melihat kebun lebih besar dan lebih indah daripadanya 
sama sekali, Keduanya berkata: 'Naiklah engkau! ' Kami pun naik, dan kami berakhir ke 
sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan perak, lalu kami tiba di pintu kota. Kami 
minta di buka, maka pintu pun dibuka untuk kami, kami masuk dan kami disambut oleh 
beberapa orang yang separo tubuhnya seperti orang paling tampan yang pernah anda lihat, 
dan separohnya seperti manusia paling jelek yang pernah engkau lihat. Keduanya 
mengatakan kepada mereka, 'Pergilah kalian semua! ' Lantas mereka sampai di sebuah 
sungai. Tak tahunya sungai itu terbentang mengalir, airnya sangat putih bersih, mereka pun 
pergi dan mandi-mandi disana, kemudian kembali menemui kami dan kotorannya telah 
hilang di sungai tempat mereka mandi, sehingga mereka menjadi manusia paling tampan. 
Keduanya mengatakan kepadaku: 'Inilah surga Aden dan di sini hunianmu! ' lantas 
pandanganku menatap ke atas, tak tahunya ada sebuah istana seperti awan putih yang 


menyendiri. Keduanya berkata: "Inilah hunianmu! Saya menjawab: 'Semoga Allah 
memberkati kalian berdua, sekarang biarkanlah aku untuk memasukinya! ' Keduanya 
menjawab, 'kalau sekarang jangan dulu, namun pasti engkau akan memasukinya! ' Saya 
mengatakan: 'Semenjak semalaman aku telah melihat peristiwa-peristiwa aneh nan 
mencengangkan, tolong kabarilah aku apa arti sebenarnya yang kulihat! ' Keduanya berujar: 
'Sekarang baiklah kuberitakan kepadamu peristiwa-peristiwa itu! Adapun laki-laki pertama 
yang kamu datangi sedang kepalanya pecah dengan batu, itu adalah seseorang yang 
mempelajari alquran namun ia menolaknya, dan ia tidur sampai meninggalkan shalat wajib. 
Adapun orang yang kamu datangi membelah dagu kawannya hingga tengkuknya, 
tenggorokannya hingga dagunya, dan matanya hingga tengkuknya, itu adalah seseorang 
yang berangkat dari rumahnya lantas ia dusta, dan kedustaannya menembus cakrawala. 
Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku, mereka adalah 
laki-laki dan wanita pezina. Adapun laki-laki yang berenang dalam sungai dan disuapi batu 
besar, mereka adalah pemakan riba, adapun laki-laki yang raut mukanya menyeramkan di 
neraka sambil menyalakan api dan berlari-lari di sekitarnya, itu adalah Malik, penjaga 
Jahannam, adapun laki-laki jangkung dalam taman, ia adalah Ibrahim 'alaihissalam, adapun 
anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati diatas fitrah." Lantas sebagian sahabat 
bertanya: ذل"‎ Rasulullah, juga anak orang-orang musyrik? ' Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Juga anak-anak orang-orang musyrik! Adapun orang yang separoh 
berwajah tampan dan separohnya lagi jelek, mereka adalah orang yang mencampuradukkan 
amal shalih dan lainnya jelek, lantas Allah mengampuni kesalahannya." 


Kitab: Fitnah 


Bab: OS. Anfal 25 
KAL IE 5 na اله داشر د‎ AA S 
J 
ALE إِنَاتَعُودْبِكَأَنْكَرَ جِمَعَلَ‎ dasi BAN ATA ping BEN 


A 


HA PA 
0 عم‎ 


Nak SANA 3 aya? عَلَيّهوَسَلَمَكَالَأَتَاعَلَ حَوْ ضی‎ sisi Naga 


"P 


2 
2132 
. 


6526. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Bisyir bin As Sari telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Umar dari Ibnu Abi Mulaikah 
mengatakan, Asma' mengatakan dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "aku berada di 
telagaku menunggu-nunggu orang yang datang kepadaku, tiba-tiba orang di belakangku 
ditangkap dan dijauhkan dariku sehingga aku berteriak-teriak: 'Itu umatku, itu umatku! ' 
Tiba-tiba ada suara menjawab; 'Kamu tidak tahu! Mereka berjalan dengan melakukan bid'ah, 
maksiyat, dan dosa besar'." Ibnu Abi Mulaikah terus memanjatkan doa: Ya Allah, aku 
berlindung kepada-MU dari berbalik ke belakang atau terkena hantaman fitnah! 


Je a NIGANG NI AE BANA JA a Pan 


A EIE iN, ja E NG SA عَلَ الْحَوْضٍ‎ ab Aida a ask 


P م‎ 


TT KS‏ اموق a a‏ ف شخان قو jala Ea‏ ابَعَدَكَ 


6527. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Mughirah dari Abu Wa'il mengatakan ' Abdullah mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku adalah manusia pertama-tama diantara kalian 
yang menuju telaga, lantas diperlihatkan padaku beberapa orang diantara kalian, hingga jika 
aku ingin menggandeng mereka, tiba-tiba mereka ditangkap dan dijauhkan dariku, sehingga 
aku berteriak-teriak 'Ya rabbi, itu sahabatku, ya rabbi, itu sahabatku! ' Allah menjawab: kamu 


tidak tahu apa yang perbuat sepeninggalmu! 


ASN HER EK IA SS as 


PE < 3 A‏ كر 2 عر أ ال ا 5 چ 
e Ayat NIBA JH‏ 
منم Aga da kas‏ م PENA ang EACE ASA‏ 


LANA ار‎ ANG ص‎ 2A 2 دار ا ر ب ر ر رص 7 و‎ 7 Ja 
ASK AA هكدًا سيمك‎ Ni PEHA AA] 


# 


2 معو 


Z Z 35 ا کر‎ Pa ا‎ 2A? 

a BI SIK IA يدَفِيدِقَالَ‎ San ila 

Sensa 
6528. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami 
Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim mengatakan aku mendengar Sahal bin Sa'd 
mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Aku manusia 
pertama-tama diantara kalian yang menuju telaga, barangsiapa mendatanginya, maka tak 
akan haus selama-lamanya, sungguh beberapa orang menemuiku yang aku mengenal 
mereka dan juga mereka mengenalku, lantas tiba-tiba aku dan mereka terhalang." Abu 
Hazim mengatakan; dan Nu'man bin Abi 'Ayyasy mendengar aku ketika aku sedang 
menceritakan kepada mereka hadits ini, lantas ia bertanya kepadaku; 'kamu mendengar dari 
Sahal ' Kujawab: 'Iya.' Ia katakan; 'Dan saya bersaksi kepada Abu Sa'id Al Khudzri, sungguh 
aku mendengarnya dengan tambahan redaksi; "Mereka adalah dari ummatku' lantas ada 
suara yang menjawab; kamu tidak tahu perubahan yang mereka lakukan sepeninggalmu! 


Sehingga aku berkata; 'Celaka,, celaka bagi siapa saja yang mengganti agama 
sepeninggalku!" 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam; kalian akan melihat bberapa masalah 
yang kalian ingkari 


ANG SA 5 PER 1x8, یر ەر‎ BI ر ني | ور‎ 
حَدَتْمَارَيَدَبَوُوَهْبٍ مَهِعْتْعَبَدَاللََكَالَ‎ 6 Jk سی سَعِيد‎ ES AIA Ba 
PES 4 Z وم ور‎ TANG 


5A A 4 277 574 2 سل‎ panah - ANG 
LSI NG BAHASA Ka da ga 7 AN AN لما وسو‎ 
2 d و ل ل‎ 46 - < 
AAN phan As a a 4 ا‎ 
6529. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id Al Oaththan telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada 
kami Zaid bin Wahab aku mendengar Abdullah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepada kami: "Kalian akan menyaksikan sikap-sikap egois sepeninggalku, 
dan beberapa perkara yang kalian ingkari." Para sahabat bertanya, 'Lantas bagaimana anda 
menyuruh kami ya Rasulullah! ' Nabi menjawab: "Tunaikanlah hak mereka dan mintalah 
kepada Allah hakmu!" 


2 2o t > وام 1 2 و‎ cc RZ 2 
EÉN صل‎ NE MEN EA SEMEN EN IMEL SIS 
P 
م ا‎ 
- 


وَسَلَّمْكَالَمَنَ گر SA pal AN ag IA AG On ro malas‏ ميته جاهلية 


6530. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
warits dari Al Ja'd dari Abu Raja' dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, "Siapa yang tidak menyukai kebijakan amir (pemimpinnya) hendaklah bersabar, 
sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada amir sejengkal, ia mati dalam jahiliyah." 


SALE TE EN PR SA LAN PIA‏ ابو رَجَا 


- 


e 
# 
و‎ 2 - - 


اعباس رضي ANG ka sas 2 PA Jaga MEA‏ رَأَى من أميره SS Sa‏ هه 


فيصر era‏ وَالْجَمَاعَدَّشْماقَمَاتَإِلَامَاتَ مِيئَةجَاهِلِيَة 
Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami‏ .6531 
Hammad bin Zaid dari Alja'd Abi Utsman telah menceritakan kepadaku Abu Raja' Al 'utharidi‏ 
mengtakan, aku mendengar Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma dari Nabi‏ 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Siapapun yang melihat sesuatu dari pemimpinnya‏ 
yang tak disukainya, hendaklah ia bersabar terhadapnya, sebab siapa yang memisahkan diri‏ 
sejengkal dari jama'ah, kecuali dia mati dalam jahiliyah."‏ 


A 


ر کے ر و رورم 2 7 275 و 2 دن دو 2 7 و sanad 0 A‏ 4 
pi Jae SI CS‏ ابن و هپ َنَم PENA‏ سوي SAI AE‏ قال 


A 


22 ¢ 


DAA NE ea E NBL a pe a GE CS 


we 


BER Aa pané MAS WI USIA sale AN aa)‏ م 
ga UN (AAN EA‏ مم طاو کر IEEE 96,336 LL ba‏ 
Pada KANG KU SANA AN‏ كاة 


6532. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahb dari 
Amru dari Bukair dari Busr bin Sa'id dari Junadah bin Umayyah mengatakan, kami 
berkunjung ke Ubadah bin Shamit yang ketika itu sedang sakit. Kami menyapa: 'semoga Allah 
menyembuhkanmu, ceritakan kepada kami sebuah Hadits, yang kiranya Allah memberimu 
manfaat karenanya, yang engkau dengar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam! ' Ia 
menjawab, 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanggil kami sehingga kami berbaiat 
kepada beliau.' Ubadah melanjutkan: diantara janji yang beliau ambil dari kami adalah, agar 
kami berbaiat kepada beliau untuk senantiasa mendengar dan ta'at, saat giat mapun malas, 
dan saat kesulitan maupun kesusahan, lebih mementingkan urusan bersama, serta agar kami 
tidak mencabut urusan dari ahlinya kecuali jika kalian melihat kekufuran yang terang- 
terangan, yang pada kalian mempunyai alasan yang jelas dari Allah." 


Wa Ža 21: ? وه‎ A 7% 4 Fa 4 A 0 Pe Pe aura A 
SE حصو‎ LA Nah BE SARAN ع عة‎ Nasa a ELA GANG 
5 c 27 جا‎ - 


Ar 04 


AA NE لم م بي‎ Up RAH ل الله‎ NA 


asas 5 SA, Ab LANG 


6533. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ar'arah telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Usaid bin Hudhair, ada seseorang yang 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar: "Wahai Rasulullah, engkau 
mempekerjakan si fulan namun engkau tidak mempekerjakan aku? ' maka Nabi menjawab: 


"kalian sepeninggalku akan melihat sifat-sifat egoisme, maka bersabarlah hingga kalian 
menemuiku." 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu "alaihi wa Salam "Kebinasaan umatku di tanganku." 


a MG AE IA AE AS A3 حَدَكْتَامُوسَى‎ 
بِالْمَدِينَدَوَمَعَمَامَرَوَانُكَالَأبُو‎ aga LA JA i h کال كنت جال امع‎ 


GA 


WE, 13 O LI هر‎ 
جلى‎ A 725 Pa a AKI A IE AJA aa 
BEN SNN AES NGE AT JL هموا‎ 355 id) 


6534. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Amru bin Yahya bin Sa'id bin Amru bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 
ayahku mengatakan, pernah aku duduk bersama Abu Hurairah di masjid Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam di Madinah. Pada saat itu kami juga bersama Marwan. Abu Hurairah 
mengatakan: 'Aku mendengar seorang yang jujur menyampaikan, dan berita yang 
dibawanya adalah benar (Muhammad) mengatakan: "Kebinasaan umatku di tangan anak- 
anak muda Ourays." Spontan Marwan berseru, 'Kiranya laknat Allah tertimpa kepada 
mereka, anak-anak muda itu! ' Lantas Abu Hurairah mengatakan 'Kalau aku berkenan 
mengatakan bani fulan, bani fulan, niscaya kulakukan! ' Kemudian aku keluar (mengadakan 
perjalanan) bersama kakekku ke bani marwan ketika menjadi raja-raja Syam, dan jika ia 
melihat mereka, mereka adalah anak-anak muda yang masih belia, ia mengatakan kepada 
kami: 'bisa jadi mereka itu adalah diantara mereka itu (yang disebutkan dalam sabda Nabi).' 
Maka kami menjawab: 'Engkau lebih tahu! ' 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu "alaihi wa Salam "Celaka bagi orang arab dari kejahatan 
yang telah mendekat." 


2 Ara 


IK SAPADA Ia KB E BE JANGAN ag AS 


A G Pa A A 5 2 A ra & 
Aa Pat NGABA BN MASA Ge جَحُښرَ‎ EÉ Á عر‎ int 


2 


AI PESANAN oid 6 SANA للا‎ ie 1 محم او‎ 


SANA AA a a pena Skak pak Ji 


A 


6535. Telah menceritakan kepada kami Malik bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 
Ibnu 'Uyainah, bahwasanya ia mendengar Az Zuhri dari 'Urwah dari Zainab binti Ummu 
Salamah dari Ummu Habibah dari Zainab binti Jahsy rdhiyallahu'anhuna, ia mengatakan; 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bangun tidur dalam keadaan wajahnya memerah seraya 
mengucapkan: "laa-ilaaha-illallah, celaka bangsa arab karena keburukan yang telah dekat, 


hari ini telah dibuka benteng Ya'juj dan Ma'juj seperti ini" --Sedang Sufyan menyatakan 
secara pasti jumlahnya yaitu sembilan puluh atau seratus-maka beliau di tanya: 'Apakah kita 
juga akan binasa sedang diantara kita masih ada orang-orang yang shalih? ' Nabi menjawab: 
"Iya, jika kejahatan telah mewabah." 


و يي ا kagak‏ 


HA NE AN SN E NGNE ف‎ ING 
ي حو حدثني محمو‎ PS Sea ea 
: KA YEL AE CA 23 5 KA 65 NE Uh NA, 


Pa م‎ 2 


HASAN IN PESIAR SKT 008 
PES بوتكم‎ 


6536. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Ibnu 
'Uyainah dari Az Zuhri -lewat jalur periwayatan lain-Dan telah menceritakan kepadaku 
Mahmud telah mengabarkan kepadaku 'Abdurrazzag Telah mengabarkan kepada kami 
Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, mengatakan: 
Pernah Nabi shallallahu "alaihi wasallam menaiki sebuah benteng Madinah lantas 
mengatakan, "apakah kalian melihat yang kulihat?" Mereka menjawab: 'Tidak.' Beliau 
bersabda: "Sungguh aku melihat fitnah telah terjadi ditengah-tengah rumah kalian 
sebagaimana hujan turun." 


Bab: Kemunculan fitnah 


PE Edane BN NS JENENG AH ليد‎ IG BEE Sis 
25 Sal, ka) A (AIA A 3 32 ia NG Lang Jas KAA pe Al 
یں‎ 2 4 ka ننم م رام‎ 4 PE و‎ 264 o LA عو‎ 2 0- - P. 
EP NET SELAI JANJANG SANI AN IE sé A 


22 س وو رر د ور 
Aya Al AN ENEE RI‏ 
Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid Telah mengabarkan kepada‏ .6537 
kami 'Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Sa'id dari Abu‏ 
Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda (tentang tanda-tanda kiamat);‏ 
"Jaman terasa ringkas, amal shalih berkurang, kebakhilan merajalela, fitnah (maksiat)‏ 
dinyatakan secara terang-terangan, dan banyak al haraj." Para sahabat bertanya; 'Ya‏ 
Rasulullah, apa maksud istilah al haraj? ' Nabi menjawab "Pembunuhan-pembunuhan."‏ 
Sedang Syu'aib, Yunus, dan Al Laits, serta anak Saudaraku, Az Zuhri, mengatakan dari Az‏ 
Zuhri dari Humaid dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.‏ 


SANG EALA ی ع الا عع فی قال‎ A NK AA A 
IN 33 SI PAMERAN GGS) ala AA صل‎ LANJENS 
jag disg Gas 


6538. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
'Ubaidullah bin Musa dari Al A'masy dari Syagig mengatakan: aku bersama Abdullah dan Abu 
Musa, keduanya mengatakan: Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Menjelang kiamat 
terjadi, terdapat hari-hari yang ketika itu banyak kebodohan, ilmu diangkat, dan banyak 
alharaj, alharaj adalah pembunuhan." 


و < 


saga PAGE قال جس‎ 


AWAN SES asa صل‎ GANGA PANAS 


“ 


Z 2 g A 
ع 2اا ے2‎ ANA CON کا‎ i 2 A SA A C 315 2 (par 4 Ian 
Nk matan Iz جوا‎ | ag ب‎ 9 > | 30735 
A 4 


DIANA Cam ga ya a ÉLEN a swi EAI 


4 


dikota Aka basané 


6539. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Al Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami Syagig 
mengatakan, Abdullah dan Abu Musa duduk berbincang-bincang. Abu Musa menuturkan: 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Menjelang kiamat terjadi, ada hari-hari yang 
ketika ilmu diangkat, kebodohan merajalela, banyak alharaj, alharaj adalah pembunuhan." 
Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al 
A'masy dari Abu Wa'il mengatakan, Aku duduk bersama 'Abdullah dan Abu Musa radliallahu 
'anhuma, lantas Abu Musa menuturkan: Aku mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda, seperti hadits diatas, dan alharaj menurut dialek orang Habsyi (Ethiopia) 
maknanya adalah pembunuhan. 


4 
Grasi 


Se PEN SAS َي‎ SAS بن حف‎ Cina 


KA لكا ي واي ل ع كېد اا‎ Bed JASA 
j | f < NK 
Ji ASA Br Sa d 


Er a. E کک‎ AJE AA Lada 


< r 


nopia aga 


6540. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Washil dari Abu Wa'il dari 
Abdullah dan setahu saya dia memarfukkannya, mengatakan: "Menjelang kiamat tiba, 
terdapat hari-hari Alharaj, ketika itu ilmu lenyap, kebodohan merajalela." Abu Musa 
mengatakan alharaj maknanya adalah pembunuhan, istilah ini adalah istilah orang Habsyi 
(Ethiopia). Sedang Abu 'Awanah mengatakan, dari 'Ashim dari Abu Wail dari Al Asy'ari 
bahwasanya ia berkata kepada 'Abdullah 'Kamu tahu hari-hari yang disebut Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tentang hari-hari al haraj (pembunuhan)? ' semisal hadits diatas. Sedang 
Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 


"Manusia yang paling jelek adalah manusia yang mendapati hari kiamat ketika dia masih 
hidup." 


Bab: Tidaklah jaman datang, melainkan sesudahnya lebih buruk." 


A - 


WAN GUN GANG KAN A NE AAA PAS SS 


9 
z 


- 2 r 


aa sst JEN A Gia نمی‎ 


IAA الله عل ود دصي‎ w 2 KERE- ت‎ 
AA الله‎ ea Sia Ta 35 
A 


6541. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Zubair bin 'Adi mengatakan, pernah kami mendatangi Anas bin Malik, 
kemudian kami mengutarakan kepadanya keluh kesah kami tentang ulah para jamaah haji. 
Maka dia menjawab; 'Bersabarlah, sebab tidaklah kalian menjalalni suatu zaman, melainkan 
sesudahnya lebih buruk daripadanya, sampai kalian menjumpai rabb kalian. Aku mendengar 
hadit ini dari Nabi kalian Shallallahu'alaihiwasallam.' 


ne 


ZA 


ouA E خي‎ eiie NS حو‎ GRI شيب‎ EE Ab Kou Pi KS 


D ii igiza Keria ia 


Bel AI 3 Pa tapa tanya At ALAN 8 


A 


A 


PANAI Nia SA AA 3 CTRA RAFIO Ana SNI 
ANE Ag nk 2 


6542. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri -lewat jalur periwayatan lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ismail telah 
menceritakan kepadaku Saudaraku dari Sulaiman bin Bilal dari Muhammad bin Abi 'Utaig 
dari Ibnu Syihab dari Hindun binti Al Harits Al Firasiyyah, bahwasanya Ummu Salamah isteri 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: Suatu malam Rasulullah bangun dengan agak 
gusar dan mengucapkan: "Subhanallah, perbendaharaan apa lagi yang Allah turunkan? dan 
fitnah apa lagi yang Allah turunkan? Siapa yang mau membangunkan penghuni kamar-kamar 
(maksudnya isterinya) untuk shalat? Betapa banyak orang berpakaian di dunia namun di 
akherat telanjang." 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam "Siapa yang menghunuskan pedang 
kepada kami." 


ANG gen 56 رَضِيَ‎ PE NE BEE EH pn ANE SS 
WE 4 عة‎ YENG IA NRE NAFS ZA ANA 


6543. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Nafi" dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, bahwasanya Rasulullah 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menghunus pedang kepada kami, ia 
bukan golongan kami." 


PANA LAH 03 


EN موس عن اللي صل‎ ES PEN ANA ASIN AA 4 1 
Ca Na aa 


6544. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' Telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Barangsiapa menghunuskan pedangnya kepada kami, ia bukan 
golongan kami." 


21244 وروم‎ EE 
AN A Abas عَبَدَالرَرَاقِعَنَمَعَمَرِعَنْهَمَام نَم‎ WES دن‎ 
2 2 109 Gia - 6 TANG A 2 2 
5 ا‎ PE AN, ANE أخیه باللا‎ ES رأحَدُ‎ eta Merana 3 
الما‎ 
JGA 


6545. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah mengabarkan kepada kami 
Abdurrazag dai Ma'mar dari Hammam, aku mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah salah seorang diantara kalian mengarahkan 
pedangnya kepada kawannya, sebab siapa tahu setan menariknya dari tangannya lantas ia 
terjerumus dalam lubang neraka." 


ر بره 


GAK TEA Pen AG JAN Aa 2 HE خد‎ 
sa IG اتر كينت‎ kajad Ary AN AN PA لجر‎ KN 7 


6546. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan mengatakan, aku bertanya kepada Amru: hai Abu Muhammad apakah engkau 
mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, 'Ada seorang laki-laki lewat dengan membawa 
anak panah di masjid, lantas Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menegur orang itu: 
"Tutuplah mata anak panahnya!" Lantas Amru menjawab: 'Iya, benar." 


rg 


ipei n EN EÍ AN AISEA 


Pil Antang AAS A 
Z RNE: وم‎ aG ec A e 
اويا ذبنو فال یدش ما‎ ata كبرق مضو‎ 

6547. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 

Hammad bin Zaid dari 'Amru bin Dinar dari Jabir, ada seorang laki-laki lewat di masjid 

dengan anak panah yang nampakkan mata anak panahnya, lantas ia diperintahkan untuk 

menutup mata panahnya agar tidak melukai kaum muslimin. 


J A PA 


jpn KENA Ke‏ مامد عه AE PE PANEN‏ صل MEN‏ عليه 


2 


Aa ا‎ Pa AA SA AM 
ielai palaai KA aS 


6548. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala` telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda; "Jika salah seorang diantara kalian melewati masjid kami, atau pasar 
kami, sedang ia membawa anak panah, hendaklah ia pegang (ia tutup) mata anak panahnya" 
-atau ia mengatakan dengan redaksi; hendaklah ia pegang dengan tangannya- sebab 
dikhawatirkan kaum muslimin terlukai daripadanya." 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam "Jangan sepeninggalku kafir" 


و 0 


Pes JLN Sh حكني‎ aka pa Ela 


AAN aga sale‏ قتا كر 


6549. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah menceritakan kepadaku 
Ayahku Telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan kepada kami Syagig 
mengatakan, Abdullah mengatakan, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Mencela 
orang muslim adalah kefasikan, dan memeranginya adalah kekufuran." 


APA ةسمح‎ AE bas ye NA محمد‎ ROF sy ar aa NG 2 بم‎ GA SAS 
Pa Haa ب‎ paia ES SI ga یول لا تر‎ BAH sa 


6550. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah Telah mengabarkan kepada kami Wagid bin Muhammad dari ayahnya dari Ibnu 
Umar, bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Janganlah 
kalian sepeninggalku kembali kepada kekafiran, sebagian kalian memenggal leher sebagian 
yang lainnya". 


PES AN A RA يی‎ -2 AGA IE anta 


w: 


NINI 


Ipa Ng SUNAN Ea BIA عَنْرَ جل آ ڪر هو‎ AN 

tg ipa ara هَذَاقَالُو‎ éo IN II Wa a KIE oá 
ك سول‎ 7 a LAA 
DE siaa KN ja al Í ggs Am BSE سول‎ HAGAN AG Aa, 


DEL JAN ERA AAS مڌ يو م ڪم هدا‎ PEN aa ala 


< 


| ga STIGE SKA, LL SA 
AA Aga SAN AG ES NG ais 3 en pem ai ني‎ 


“5 TE 


Z و - و‎ AALA y ya سار‎ 7 
SEKSI بو بک رة ير اك قا‎ NGA ةالو‎ AN JA شرفو‎ AN ردام‎ 
بِقَصَبَةٍ‎ EKA Ss PISA SG 


6551. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
telah menceritakan kepada kami Ourrah bin Khalid telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Sirin dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dari Abu Bakrah dan dari seorang lainnya yang dia 
lebih utama menurutku daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu bakrah, 
Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpidato di hadapan sahabat dan 
bertanya: "Tahukah kalian hari apa ini?" 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu' Jawab mereka. Kata 
Abu Bakrah: Hingga kami ketika itu menyangka bahwa Nabi menamakannya dengan nama 
lain. Kemudian Nabi bertutur: "Bukankah sekarang hari nahar (korban)?" Kami menjawab: 
'betul Ya Rasulullah!." Rasulullah bertanya: "Negeri manakah ini, bukankah negeri haram?" 
'Benar ya Rasulullah" Jawab kami. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, dan kulit kalian adalah haram 
sebagaimana kehormatan hari kalian ini, dalam bulan kalian ini, dan negeri kalian ini, 
bukankah telah kusampaikan?" 'Betul' Jawab kami. Nabi melanjutkan: "Ya Allah, saksikanlah, 
hendaklah yang hadir menyampaikan berita ini kepada yang tidak hadir, berapa banyak 
orang yang menyampaikan berita kepada orang yang lebih paham." Selanjutnya beliau 
sampaikan pula sabdanya: "Janganlah kalian menjadi kafir sepeninggalku, sebagian kalian 
memenggal leher sebagian lainnya." Dan dikala Ibnul khadrami dibakar oleh seorang hamba 
sahaya Ibnu Qudamah, Abdurrahman mengatakan, "Tolong kalian lihat Abu bakrah dari 
tempat yang tinggi! ' lantas mereka mengatakan 'Ini Abu Bakrah melihatmu hai hamba 
sahaya! ' Abdurrahman berkata, 'ibuku menceritakan kepadaku dari Abu Bakrah, 
bahwasanya ia mengatakan: 'Kalaulah mereka menemuiku, aku pun tidak akan menohok 
mereka dengan tongkatku ini." 


ور 2و 


MERA TAE EACAN 


ea Kere Jti Kaksio بإ‎ ACACA 


oas E -£ 27 NG AP sj Yaa 2123 NDAN AH 1م‎ 


6552. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isykab telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fudhail dari ayahnya dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, ia 
mengatakan; Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda; "Jangan kalian murtad 
sepeninggalku, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya." 


Dé p A RERE ASASI May a a KAS حر ب‎ E 5 


Z 


r A 2 


DAE تالاس نة‎ Eng Sta gala saé MAS Ei الہ‎ Je A جو جر یرال کال‎ 


و رو ىر Nu‏ 27 


کر GARA gan‏ كُقَار ايَضْرِبُة k‏ که رِكَابَ بَعْضِ 


6553. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari 'Ali bin Mudrik aku mendengar Abu Zur'ah bin 'Amru bin Jarir dari kakeknya, 
Jarir mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadaku pada haji 
wada': "suruhlah orang-orang diam, " kemudian beliau bersabda: "Janganlah kalian 
sepeninggalku menjadi kafir, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya." 


Bab: Ketika fitnah terjadi, yang duudk lebih baik daripada yang berdiri 


BEE NE ANA ea Ea كيد 4 عك 0 سعد‎ CANA 


لين 


- 
fs > st 


NP کناټ هاپ ن سويب‎ E HA AI اهمو‎ ANG AA 


Le Sea Cina LENGAN ASN 
BEA alun ena Ala BSA LAN ب‎ AE ENG GAN Ta AS 


6554. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidullah telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu 
Hurairah -lewat jalur periwayatan lain- Ibrahim mengatakan, dan telah menceritakan kepada 
kami Shalih bin Kisan dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah 
menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan terjadi fitnah, ketika itu 
yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, 
yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, barangsiapa berusaha menghadapi fitnah itu, 
justru fitnah itu akan mempengaruhinya, maka barangsiapa mendapat tempat berlindung 
atau base camp pertahanan, hendaklah ia berlindung diri di tempat itu." 


JERITAN KA PN EU PS 


SA PELAN ar hy E AT ANN e‏ لابه حر مِنَالْمَاثي 
AN A AG‏ منص ف PE AA una PAE‏ 


6555. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya Abu 
Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan terjadi fitnah, 
orang yang duduk pada saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri 
lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih daripada yang berlari, 
barangsiapa berusaha menghadapi fitnah itu, justru fitnah itu akan mempengaruhinya, maka 
barangsiapa mendapat tempat berlindung atau base camp pertahanan, hendaklah ia 
berlindung diri di tempat itu." 


Bab: Jika dua orang muslim bertemu dengan menebaskan pedangnya 


Pd 2 م عي‎ 25 Pa 2 PAR 25, 
Pa 2 Pra AS Pn ka ا ا ي‎ A ور‎ 2 Âz 7 006 pLA س و‎ 27 LN 
Je : جل‎ IK Sa PAR الله‎ ALE Sa 
(Dn S بن > عن جل لم عن‎ 7 


- ج م 


4 2 < 


1 03 و‎ 2 z ن ا‎ LG A «2 ka 6 7 
MY LN الله صل‎ ké EN en 353 KiSS hi AN 
É LAIS K is ana ada SI KE Jo NG ASN 


4 Wid TAN AKA او و و‎ MK 1 Fab ANG AL اس ا اس‎ KN a 
قالحمَادَبْنَرَيُدِفذ تهذاالحديث‎ JESS المقتول قال إنه ار‎ JL Uas قيل فهذا القاتل‎ 


PA‏ رم A‏ و 


is Kg 7 < 7 ka LA na MAMBENG KA AWANE PA 2 : اس مه‎ 2R 
HSE, LI ريدن يُحَرْتْان بِهِفَقَالاإِنْمَارَوَىَهَذَاالحَدِيتَ‎ ET Gae لا يو بو نسب‎ 


A 
G 2 PA 

م چو وت SAS‏ كيج ع Ma KS Ay‏ كاسع واه عع هأ ع oal‏ وو a arkis‏ 

بن قيس عن ابي ب ةح دتا س ليما ن SAS‏ ماد ذاو قال SA a ja‏ ايوب 


g < 4 A 4 - Li 4 €? 2 0 نيم‎ > 7 
AAA ba ANE وك‎ tea NE ae ae IA ALA وتو‎ 
= 2, 


سد م م ارم2 >4 2 وم 923 


A GAN BISA رح بر واه‎ 6 z 0 0 46 
NER 9174 rR 2 < م‎ Z 4 PANA AA الس‎ UNO 
dana Sas Asi ES SU ea DE ga ANE ING 953 SE Janah ورو‎ 


PA 


A 2 LA 
وم م‎ IA ا د‎ aan 21244 ta 0 pu KAL: و‎ ah 2 2 27 د ولا جور‎ 
Sea SIA ga SA صل‎ end ES SS SEE) mane 
Pd P 


6556. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Abdul Wahhab, telah menceritakan 
kepada kami Hammad dari seseorang yang tidak dia sebutkan namanya dari Al Hasan 
mengatakan, Aku keluar dengan membawa senjataku di malam-malam terjadi fitnah, maka 
Abu Bakrah menemuiku dengan bertanya: 'mau kemana kamu? ' aku menjawab: 'Aku ingin 
menolong keponakan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam' (maksudnya 'Ali). Abu Bakrah 
berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jika dua muslim berhadap- 
hadapan dengan kedua pedangnya, maka keduanya sama-sama masuk neraka." Maka ada 
yang bertanya: 'kalau yang membunuh sudah maklum, lantas apa dosa yang dibunuh? ' Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "la juga berkehendak membunuh saudaranya." 
Hammad bin Zaid berkata: maka hadits ini kusampaikan kepada Ayyub dan Yunus bin Ubaid, 
dan aku ingin keduanya menceritakan kepadaku (jalur periwayatan) hadits ini, maka 
keduanya mengatakan, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hasan dari Ahnaf bin Qais dari Abu 
Bakrah. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman telah menceritakan kepada kami 
Hammad tentang hal itu. Mu'ammal berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin 
Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub, Yunus bin Ubaid, Hisyam dan Mu'ala bin Zaid 
dari Al Hasan dari Ahnaf dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, dan 
diriwayatkan oleh Ma'mar dari Ayyub, dan diriwayatkan oleh Bakkar bin Abdul aziz dari 
ayahnya dari Abu Bakrah dan Ghundar mengatakan: telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Manshur dari Rib'i bin Hirasy dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan Sufyan tidak memarfu'kannya dari Manshur. 


Bab: Akhir Urusan jika tak ada jamaah 


IM 


BIAN AA MN SAS BA AA حَدَتا الو‎ BAN AA KAN 
Pops SOSE sae i ANN oa NAN La الْحَضر‎ 
SEE syi CE Si AN ا عر‎ 
iya NUSA a Piya بَعَدَهَذًَاالَخَير‎ AN pa APU 


aas JL AAS pad Kab مَاكَڪَنه قا لقو م‎ sl a A 
ie NG BS PMI TAN AA AA BASIS مِنْسَرَ‎ aa 
Kh EU ر گني‎ al AE HAN IK sesali MUA 


PES IK GN PES NGA Ngan Wa Sae RAL) gênah ah 


NG JE رِكَكَالْمَوْتُوَأَنْتَ‎ PER 


A 


6557. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir telah 
menceritakan kepadaku Busr bin Ubaidullah Al Khadrami, ia mendengar Abu Idris alkhaulani, 
ia mendengar Khudzaifah Ibnul yaman mengatakan; Orang-orang bertanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam tentang kebaikan sedang aku bertanya beliau tentang keburukan 
karena khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu sendiri. Maka aku bertanya 'Hai 
Rasulullah, dahulu kami dalam kejahiliyahan dan keburukan, lantas Allah membawa 
kebaikan ini, maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Nabi menjawab 'Tentu'. 
Saya bertanya 'Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan lagi? 'Tentu' Jawab beliau, dan 
ketika itu ada kotoran, kekurangan dan perselisihan. Saya bertanya 'Apa yang anda maksud 
kotoran, kekurangan dan perselisihan itu? Nabi menjawab 'Yaitu sebuah kaum yang 
menanamkan pedoman bukan dengan pedomanku, engkau kenal mereka namun pada saat 
yang sama engkau juga mengingkarinya. Saya bertanya 'Adakah steelah kebaikan itu ada 
keburukan? Nabi menjawab 'O iya,,,,, ketika itu ada penyeru-penyeru menuju pintu 
jahannam, siapa yang memenuhi seruan mereka, mereka akan menghempaskan orang itu ke 
pintu-pintu itu. Aku bertanya 'Ya Rasulullah, tolong beritahukanlah kami tentang ciri-ciri 
mereka! Nabi menjawab: Mereka adalah seperti kulit kita ini, juga berbicara dengan bahasa 
kita. Saya bertanya 'Lantas apa yang anda perintahkan kepada kami ketika kami menemui 
hari-hari seperti itu? Nabi menjawab: Hendaklah kamu selalu bersama jamaah muslimin dan 
imam mereka! Aku bertanya, kalau tidak ada jamaah muslimin dan imam bagaimana? Nabi 
menjawab: hendaklah kau jauhi seluruh firgah (kelompok-kelompok) itu, sekalipun kau gigit 
akar-akar pohon hingga kematian merenggutmu kamu harus tetap seperti itu. 


Bab: Siapa yang tidak menyukai memperbanyak pasukan zhalim dan fitnah 


KA‏ ءي ن يزيد PAS NG Ai 56 GE SAS‏ الْأَسَوَدوَكَالَاللَيَثُ 
ket aias VREE LIR 4020 as‏ متتل تاك EISA pr‏ 
SES PAN 3253 PES A Dial D pk‏ سول ON AA‏ 


g o$ A2 LA 


NE SENI YES, 25 ESA La A ÉEN da ae 
PAN SESI AL 5 A 


6558. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami 
Haiwa dan lainnya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abul Aswad dan Al Laits 
mengatakan dari Abul aswad mengatakan 'Ada sekelompok tentara dibentuk untuk 
menyerang penduduk Madinah (muslimin) dan namaku diikutsertakan dalam daftar. 
Selanjutnya aku bertemu 'Ikrimah dan kuutarakan nasibku, lantas dia melarangku secara 
serius kemudian mengatakan, Ibnu Abbas mengabariku bahwa beberapa orang muslimin 
ikut serta pasukan musyrik sekedar untuk menambah jumlah pasukan demi melawan 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, lantas sebagain mereka terkena anak panah sehingga 
meninggal, dan sebagian mereka terkena luka senjata sehingga tewas, maka Allah 
menurunkan ayat sebagai jawaban nasib mereka; Sesungguhnya orang-orang yang 
diwafatkan Allah dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, " dan seterusnya sampai 
akhir ayat OS.Annisa 97. 


Bab: Jika hidup dalam komunitas manusia yang bobrok 
155 ل ل‎ ap وو 2 ر‎ 7 ko ر یہ‎ 23 AK, 86 Ea 
GSS TEA ES يدبن وهب‎ SE E NSE مُحَمَّدْبّنُ كير‎ 7 EA تعر نكا‎ 


LA LA 


ja ANA NE JAWA KA Waa JNE Wani 5 5 


0 ban NANG PEI 267 ا‎ 
SAN يو يم و ضيح‎ GAS ليس‎ NEK KOES ES حر‎ 22 PN Jaa Sia 


LAI Ja NI A SIN 3 Bs NG AA 
LAIN, BAE oka) bag HE Ian as كات‎ abi 
ا کا‎ JNE panel IA LA SE 


A A 


6559. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Zaid bin Wahb telah 


menceritakan kepada kami Khudzaifah mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dua Hadits, satunya sudah saya lihat sendiri dan 
satunya aku sedang menunggu-nunggu, beliau menceritakan kepada kami: "bahwa Amanat 
mula-mula turun pada relung hati orang-orang, lantas mereka paham terhadap alguran dan 
paham terhadap sunnah." Khudzaifah menceritakan kepada kami kemarfu'annya, Nabi 
bersabda: "seseorang tertidur nyenyak kemudian amanat dicerabut dari hatinya, dan masih 
ada bekasnya seperti bekas yang kecil, kemudian dia tidur lagi dan amanat dicerabut darinya 
sehingga bekasnya seperti kutu di tangan, sepeti bara yang kau gelindingkan di kakimu 
sehingga ia memar (beram-beram), maka engkau melihatnya beram-beram (memar) 
padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa, dan manusia secara beruntun melakukan baiat 
dan nyaris tak seorang pun menunaikan amanat dengan baik, dan ada berita bahwa di bani 
fulan ada seseorang yang dapat di percaya, kemudian dikatakan kepada tersebut, 'alangkah 
cerdasnya dia, alangkah bijaknya dia, alangkah pemberaninya dia, ' padahal tidak ada 
seberat biji gandum pun iman di dalam hatinya, pernah datang suatu masa kepadaku yang 
ketika itu aku tak peduli siapa diantara kalian yang aku baiat, kalaulah ia muslim, maka 
kelslamannya akan mengembalikannya kepadaku, dan kalaulah nasrani, penarik pajaknya 
akan mengembalikannya kepadaku, namun hari ini aku tidak membaiat selain fulan dan 
fulan." 


Bab: Bermukim di pedusunan (tempat terpencil ketika fitnah) 
Jejas Be شلك سَلَمَدَبْنِالَا کو‎ KE AN AP Sa dpn KEB SA 


EA Je ANG gan, NIS Ingat Sg BA GA i 
EEE F E lag PUS E WE ah 


SIS jas IS AI NISA AAN Ag ERA 


A 


6560. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami 
Hatim dari Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' bahwasanya ia menemui Al Hajjaj, 
maka Al Hajjaj berujar; 'Hai Ibnul akwa', apakah engkau berbalik ke belakang dengan cara 
pindah ke pelosok pedesaan? ' Ibnul akwa' menjawab; 'tidak, namun Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam telah memberiku izin (untuk tinggal) di pelosok pedesaan." Dan 
dari Yazid bin Abi Ubaid mengatakan, tatkala Utsman bin Affan terbunuh, Salamah bin Al 
Akwa' pergi mengucilkan diri ke Rabdzah dan menikahi wanita disana sampai melahirkan 
beberapa anak, dan dia terus bermukim di sana sampai beberapa malam sebelum 
meninggalnya, kemudian tinggal di Madinah. 


LA 


DI LN AOA Aa a 0 و 57 9 و‎ 2 7 gig AA U Aa Pe 
Sa ea عبد اله بن يو سف أ خو تا مالك عن عبد ال َنب‎ SAS 


A 


CE < PEE Taka gala gaki MAL AA LEN مول‎ KPN a 
AN نين‎ JAN AH JASANE اسيم‎ 


6561. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Sha'Sha'ah dari ayahnya dari Abu Sa'id Al 
Khudzri radliallahu "anhu, bahwasanya ia menuturkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "tak lama lagi sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing yang ia 
gembalakan di lereng-lereng gunung dan tempat-tempat hujan turun, ia lari untuk 
menyelamatkan agamanya dari gelombang fitnah." 


Bab: Meminta perlindungan dari fitnah 


A 


toar OA و‎ Aa 2 MEKAK - 
KAA SAN JA NGE en حَدَتْمَاهِسَامٌ‎ KANE E NA KS 
aI يوام اكز الث‎ ah DIA ad Akal مك‎ AG 
data 5 SE Stan BAM جلاف‎ BSE Ss Per جعت‎ RT يد‎ 2 sN 


ae Up AISI AAN LSI Sani D 0‏ كان ا 


2 


bala ae PLAY PAN دِينَاوَيِمُحَمَدٍ اا‎ MEN ESA 
SES JG SA AU KAN S5 5> Ba AN رَأَبْثف الْخَيرْوَ‎ 
(pS piis HANG AN SN آمَبُو‎ MAN Doi e هَدَاالْحَدِيتَ‎ Ek 


wa a 


NA PANAS Aan SN د ردت‎ PSA Ga ANALIS 


KERA مِنَسُو‎ BUMI وة‎ S3 KAYU KANAN aa JG jú Ngga PAEAN) 
مغن يدغن‎ Gam tg Sean PAS ANANE Na ag ETA 


en ih 
2 z% 


sa Para BL MIE anas A KANGA IA da PSS 
6562. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadhalah telah menceritakan kepada 
kami Hisyam dari Qotadah dari Anas radliallahu 'anhu mengatakan, para sahabat banyak 
bertanya kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam sehingga mereka setengah memaksa 
dengan pertanyaan-pertanyaan. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu hari naik ke 
mimbar dan bersabda: "Tidaklah kalian bertanya kepadaku mengenai sesuatu, selain 
kujelaskan kepada kalian, " lantas aku melihat ke kanan-kiri, tak tahunya setiap orang 
membungkus kepalanya di pakaiannya sambil menangis, muncullah seseorang yang jika 
berdebat dia dipanggil dengan nasab selain ayahnya, orang itu berujar: "Wahai Nabiyullah 
siapakah ayahku? ' Nabi menjawab: "ayahmu adalah Hudzafah." Kontan Umar bergegas 
mengucapkan, 'RADHIINA BILLAHI RABBAN WABIL ISLAAMI DIINAN WABI MUHAMMADIN 
RASUULAN NA'UUDZU BILLAH MIN SUUIL FITANI (Kami ridha Allah sebagai rabb, Islam 
sebagai agama, dan Muhammad sebagai utusan, kami berlindung kepada Allah dari 
keburukan fitnah), " Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Sama sekali belum pernah 
kulihat keburukan dan kebaikan seperti hari ini, sebab hari ini surga dan neraka digambarkan 
kepadaku sehingga aku melihat kedua-duanya dibalik dinding ini." Dan Oatadah selalu 
menyebutkan hadits ini berkaitan dengan ayat: 'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 


kalian bertanya tentang sesuatu yang sekiranya diungkapkan kepada kalian, justru malah 
menyusahkan kalian (OS. Almaidah: 101). Abbas An Narsi mengatakan, Telah menceritakan 
kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id telah menceritakan 
kepada kami O@otadah, bahwasanya Anas menceritakan kepada mereka, bahwa Nabiyullah 
Shallallahu'alaihiwasallam besabda masalah ini dengan redaksi: Setiap orang membungkus 
kepalanya dalam bajunya sambil menangis, dan ia mengatakan dengan redaksi: 'aaidzan 
billah min suu'il fitan (aku berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah) atau ia 
mengatakan, 'a'uudzu billah min sau 'atil fitan (Saya berlindung kepada Allah dari keburukan- 
keburukan fitnah). Sedang Khalifah mengatakan kepadaku Telah menceritakan kepada kami 
Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dan Mu'tamir dari ayahnya dari 
Ootadah, bahwasanya Anas menceritakan kepada mereka, dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam dengan Hadits ini dan dia mengatakan dengan redaksi, 'aaidzan billah min syarril 
fitan (berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah). 


Bab: Sabda nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam "Fitnah muncul dari sebelah timur" 


LA A = 
2 4 fs 2 وم‎ Lu, 2 واوك‎ 2 22222 A AA رو اس ووو 1822 8 وه‎ NANG 
A? Z 


Aie 2 هاه ام‎ ES a WASA aea لک“ صا‎ 
A 

4 PARA Z e - 

PA 3 


6563. telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam, bahwasanya beliau berdiri ke samping minbar dan bersabda: 
"Fitnah muncul disini, fitnah muncul disini, (yaitu) dimana tempat tanduk setan muncul, " 
atau beliau mengatakan: "tanduk matahari." 


ر کے و و 7 ر ناي سي گے وا ع وام 2,72 اور و ور GA‏ 26 ر 0 

ai‏ حَد تا ليث عن افع TAS NE‏ رَضِيَ LEAN‏ آنه شيع ر سول الله صل الله 

Me 54 >‏ رقت ورم AAKA 4 2.4 Na‏ دم ا 3 و راو ا و و 

a san‏ المَشْرِقَ SI‏ حَيّثْ يَطلمٌقَرَنَا 5 لشيّطان 

6564. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 

Laits dari Nafi" dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, ia mendengar Rasulullah shallallahu 

'alaihi wasallam bersabda yang ketika itu beliau menghadap timur: "Ketahuilah, 
bahawasanya fitnah muncul dari sini, yaitu tempat tanduk setan muncul." 


de Pa Kera Meja JAE S 
AIA, e SA KAA AE AA PA 2 NG PA ر‎ 21245 
AN JG GA NÍ كتاف يَمَتاقالوايارَسو‎ GRN كتاف‎ KAN a 
MA ANENG MAN LL s7“ 7 KA NAS LIAR Bie EA TA 
MRI IGLE لاله وف‎ 23 MI KUE بار‎ 

1 يرل م‎ SAT اا و‎ A fa 
plaza Balas KANG INN 


6565. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Azhar bin Sa'd dari Ibnu 'Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar mengatakan, Nabi shallallahu "alaihi 


wasallam pernah memanjatkan doa; "Ya Allah, berilah kami barakah dalam Syam kami, ya 
Allah, berilah kami barakah dalam Yaman kami." Para sahabat berkata, 'ya Rasulullah, dan 
juga dalam Nejed kami! ' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membaca doa: "Ya Allah, 
berilah kami barakah dalam Syam kami, ya Allah, berilah kami barakah dalam Yaman kami." 
Para sahabat berkata: 'Ya Rasulullah, juga dalam Nejed kami! ' dan seingatku, pada kali 
ketiga, beliau bersabda, "Disanalah muncul keguncangan dan fitnah, dan disanalah tanduk 
setan muncul." 


Pd 4 a Pd P Z P 2 Z SA Pd و‎ 
NEE IS r a TANANAN LA ANGEN I | 2 KA 2% sl در ده‎ AS ور‎ 
جل فقال‎ SAI a Waa USS Ib ga ga عمد الو بن ع مر‎ UE قال خر ج‎ ra 

TI ANG NG IK A LA Azelo ANGGE 2 ng 214 

JANG iss na a EÁ 
p A 


„A 24 E < nat NANA Kemana 21244 DEEDE ع2‎ Pad BAKU GAN 2 72 
tan, PIN Pa 
$ 2 “%3 cI wa? 
الملك‎ ES دينيم فة ولس‎ 


6566. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Syahin Al Wasithi telah menceritakan 
kepada kami Khalid dari Bayan dari Wabarah bin Abdurrahman dari Sa'id bin Jubair 
mengatakan, Abdullah bin Umar menemui kami, kami sangat berharap agar ia menceritakan 
kepada kami sebuah pembicaraan yang baik. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendahului 
kami menemuinya dan berujar: 'ya Abu Abdurrahman, ceritakanlah kepada kami sebuah 
cerita tentang peperangan dalam fitnah yang telah Allah firmankan: 'Dan perangilah mereka 
hingga tak ada lagi fitnah di muka bumi' (OS. Albagarah: 193). Maka Abdullah bin Umar 
bertanya, 'Apakah kamu tahu apa fitnah itu, duhai malangnya ibumu kehilangan dirimu, 
Dahulu Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam memerangi orang-orang musyrik dan siapa 
saja yang memasuki agama mereka (pindah agama) itulah yang dimaksud fitnah, dan fitnah 
maksudnya bukanlah peperangan kalian terhadap para raja (penguasa). 


Bab: Fitnah bergelombang bagaikan gelombang lautan 


AA asa اة ست‎ MS Aoa nas 


4 


ANG AB o KG 0 DA ch, GANG? LA و‎ 27 
J Majra laata EA صل‎ GAN bi 3 2 NE ig Per 
IE KAN LANG AT ASN ESA ها اللاو‎ ia aa 


- PIN ر‎ Bta- AT PEREA 22 وعو‎ Az 0 و عات ره‎ AU ع و ا‎ 57 
a .. 
BAN A JANG يكح‎ NAN يكس‎ A2 TEA ana 
A A 
2326, nar aU L ر )و‎ AL MS A st. ع روم‎ Ta PLEK Kl 
4 WA : AK $ 25 A x ? 8 A 
حدنته‎ E I SS SOA LAS E GS L ae 616 iE, قلتا جا‎ 


2 


IA RELA AS ENY AN as‏ و NGONG ja IBAN‏ عم 


6567. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada 
kami Syagig Aku mendengar Khudzaifah menuturkan: ketika kami duduk-duduk bersama 
Umar, tiba-tiba ia bertanya: 'Siapa diantara kalian yang menghapal sabda Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam tentang fitnah? ' maka Khudzaifah menjawab: 'Fitnah seseorang di 
keluarganya, hartanya dan anaknya serta tetangganya bisa terhapus oleh shalat, sedekah, 
dan amar ma'ruf nahyi mungkar." Umar berkata: 'Bukan tentang ini yang aku tanyakan 
kepadamuakan tetapi tentang (fitnah) yang bergelombang seperti gelombang lautan.' 
Khudzaifah berkata: 'kamu tidak terkena dampaknya dari fitnah itu ya amirul mukminin, 
sebab antara kamu dan fitnah itu terdapat pintu tertutup." Umar bertanya: 'Apakah pintunya 
dipecahkan atau dibuka? ' Khudzaifah menjawab: 'bahkan di pecahkan." Maka Umar berkata: 
'kalau begitu tidak ditutup selama-lamanya." aku menjawab: 'Betul.' Saya bertanya kepada 
Khudzaifah: 'Apakah Umar mengetahui pintu itu? ' Khudzaifah menjawab: "Ya, sebagaimana 
ia mengetahui bahwa setelah esok ada malam, yang demikian itu karena aku menceritakan 
Hadits kepadanya dengan tanpa kekeliruan, maka kami khawatir untuk menanyakan kepada 
Umar siapa pintu sebenarnya." lalu kami perintahkan kepada Masruq untuk bertanya kepada 
Khudzaifah: (siapakah pintu itu), Khudzaifah menjawab: 'Umar.' 


ما تة 


AEAEE: saka Na HET AT e PEE PA 
: MEN صَلَ‎ AN نالعاب متش علا ينوفلت كرت اليو‎ jois %3 
فَكْمَفَ‎ eat ab gala ga: kh a As 


LL 


e ts ہک‎ A IIS sasa 
ASN JBS PAT JNE TH tenda Nk 
JAGUNG gagang KESAH عله‎ AJA يمن‎ PAS JL, 2333 

ES 553 SA al SAN IE SAS KANGA 
Pera A ر 6 در‎ 
E يَهِوَسَلَّم فَكْمَفْءَ‎ CREN < 
Ee Sensasi SRS ata e 


se jehe لڪ‎ PE RA Si 6 S iah Kama IS 2333 


An Msi La SE NGANG Ab, EK KE 


زه 5 


“ig‏ 272772 ارا 2> ر 2ر 
NS TAN en WE daa anti‏ 


6568. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam Telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far dari Syarik bin Abdullah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu 
Musa Al Asy'ari menuturkan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam suatu hari keluar ke sebuah 


kebun Madinah untuk suatu keperluannya, dan aku mengikuti di belakang beliau. Tatkala 
beliau masuk kebun, aku duduk di pintunya dan kukatakan dalam hati: 'Hari ini aku menjadi 
penjaga pintu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sekalipun beliau tidak memerintahkanku.' 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terus pergi dan menuntaskan hajatnya, beliau duduk diatas 
emper sumur dan menyingkap kedua betisnya dan memasukkan keduanya ke dalam sumur 
(kolam). Abu Bakar datang dan meminta izin kepada beliau untuk masuk, maka aku berkata, 
'kamu tetap di tempatmu sampai aku meminta izin untukmu! ' Abu bakar pun berhenti 
hingga aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kukatakan, 'ya Nabiyullah, Abu 
Bakar memintamu izin kepadamu.' Nabi menjawab: "berilah dia izin, dan berilah kabar 
gembira kepadanya dengan surga!" Abu bakar pun masuk kebun dan datang dari sebelah 
kanan Nabi shallallahu “alaihi wasallam. Lalu ia menyingkap kedua betisnya dan 
masukkannya kedalam sumur (kolam). Kemudian datanglah Umar, maka aku berkata, 'kamu 
tetap di tempatmu sampai aku meminta izin untukmu! ' Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
lantas berkata, "Berilah dia izin, dan berilah kabar gembira dengan surga, " maka dia pun 
datang dari sebelah kiri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyingkap kedua betisnya 
kemudian memasukkannya kedalam sumur, maka emperan sumur telah menjadi sesak, 
sehingga tak ada lagi ruangan sumur yang luang. Kemudian datanglah Utsman, maka aku 
katakan 'kamu tetap di tempatmu sampai aku meminta izin untukmu! ' Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berilah dia izin, dan berilah kabar gembira dengan 
surga, dan bersama surga itu terdapat malapetaka yang akan menimpanya." Utsman pun 
masuk tetapi dia tidak menemukan tempat duduk bersama mereka maka dia pun berputar 
sehingga datang dari arah depan mereka di mulut sumur (kolam), kemudian dia menyingkap 
kedua betisnya dan memasukkan kedua kakinya kedalam sumur. Maka aku berkhayal 
saudaraku, dan aku berdoa kepada Allah agar cepat-cepat datang. Ibnul Musayyab berkata: 
'maka aku takwilkan dari peristiwa itu, kuburan mereka akan menyatu disini, sedang 
kuburan Utsman akan tersendiri. 


A 


Pa (AA Pa 


Ja ACA JAN sis ba‏ ف ن فاع AG‏ ت تاو کک 
ك III BERA AAN RITE E AAC‏ 
بكر امراف كلك a‏ 04 كر e ajai Ma 0 pa LA‏ 
e WA‏ ا ap ie 1 A 25 Tae LN‏ 
Ao 3 AS JA Jala daan 2 MA Ala Wap ka‏ 


Pd 


4 


WÉ 27 و‎ a a 2 2 PEZA . 277 رور ر‎ 
GE SENGIT كن‎ IIS ANG SAI YES 
Asi KI 


6569. Telah menceritakan kepadaku Bisyr bin Khalid Telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman, aku mendengar Abu Wa'il berkata, pernah 
ditanyakan kepada Usamah, 'kenapa engkau tidak mengajak bicara orang ini? ' Usamah 
menjawab, 'Aku telah mengajak biacara orang itu, dan sekarang aku tidak mau membuka 
pembicaraan yang aku menjadi orang pertama-tama yang membukanya, dan aku tidak akan 
mengatakan kepada seseorang yang telah menjadi pemimpin terhadap dua orang, 'Engkau 
lebih baik', setelah aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, 
"akan didatangkan seseorang, kemudian dia dilempar ke dalam neraka, lantas disana ia 


berputar-putar sebagaimana keledai menarik alat penggilingan, maka penghuni neraka 
mengelilingi orang tersebut dan bertanya: 'Hai fulan, bukankah kamu dahulu pernah 
memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran? ' la menjawab: 'ya, saya dahulu 
memerintah kebaikan, namun aku tidak mengerjakannya, dan aku melarang kemungkaran, 
namun justru aku melakkannya."" 

IEE D ج 76 4 أ 50 و‎ 2 “6 
KASIH pak A Salak AS NE Ha aa AA PA Na 


y 


N 


N 


A A 


SARA IG SA IIS AS EA LA NG ka sak صل ا‎ ANTA 


6570. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitsam telah menceritakan kepada 
kami 'Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan: Dikala berlangsung hari-hari perang 
jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai 
raja, beliau langsung bersabda: "Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat 
wanita sebagai pemimpin urusan mereka." 


113, 7 P 3G 113, SANG LA > 7 2 3G Sg Ian لله ر‎ Ag ر ار‎ 
2 7 7 7 


WE, 2 22? A DAN AA A A1 1294 46‏ اا Lana‏ ا ار ور 
a a a T‏ 
P‏ 


NASA عقو‎ Ai Se نَع‎ a pal 
38 LAI 5 SARA ِلَيَهقََمعَتُعَمَارَايَقُولٌ‎ Kara Beri ia adas وَكَامَعَمَّارٌ‎ 


g 


AA‏ َال رةو ڪاله كيار وكَمَالَ 
BEAN NS‏ 


6571. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Yahya bin Adam telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 'Iyyasy telah 
menceritakan kepada kami Abu Hashin telah menceritakan kepada kami Abu Maryam 
Abdullah bin Ziyad Al Asadi menuturkan, Tatkala Thalhah, Zubair dan 'Aisyah berangkat ke 
Bashrah, Ali mengutus 'Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali mendatangi Kami di Kufah, lantas 
keduanya naik minbar. Ketika itu Al Hasan bin Ali diatas minbar di tangga paling atas, sedang 
Ammar berdiri dibawah Al Hasan, kami berkumpul di sekelilingnya, dan aku mendengar 
'Ammar mengatakan, 'Aisyah tengah berangkat ke Bashrah, demi Allah, ia adalah isteri Nabi 
kalian (Shallallahu'alaihiwasallam) di dunia dan di akherat, namun Allah Tabaraka wata'ala 
menguji kalian agar Dia mengetahui, apakah kalian taat kepada-NYA atau kepada Aisyah." 


RL al 04 


FEE نا يعني عن الڪ ڪيم عَنا يو اپل فام ع مار ڪل مِم‎ NS نعم‎ NGA 


Z 


14 


33 NIN A PAP Dea nia SHANE مَسِيرَهَاوَة‎ an 


6572. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Ibnu 
Abi Ghaniyyah dari Al Hakam dari Abu Wa'il: 'Ammar berdiri diatas minbar Kufah, lantas ia 
menyebut Aisyah dan keberangkatannya, dan ia berkta: 'la adalah isteri Nabi kalian 
(shallallahu 'alaihi wasallam) di dunia dan akherat, namun ia adalah diantara perkara yang 
kalian diuji dengannya.' 


IN TEA IE MEN SAN‏ يفول ككل أو مو سى وَأَبُو 
PUASA NP BAN LAN JIE Me dar ga‏ 


PANA‏ و 


siáu Kutu A IBAN PANGAN sil pa th 
maa JIN pl SES 5 Maya عئدِي من‎ 


6573. Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar telah menceritakan kepada 
kami Syu'bah telah mengabarkan kepada kami 'Amru aku mendengar Abu Wa'il 
mengatakan: Abu Musa dan Abu Mas'ud menemui 'Ammar ketika ia diutus Ali ke Kufah 
untuk mengajak masyarakat Kufah ikut dalam barisannya, lantas keduanya mengatakan 
kepada Ammar: 'Kami belum pernah melihatmu melakukan sesuatu yang lebih kami benci 
daripada kesegeraanmu dalam masalah ini semenjak kamu masuk Islam.' 'Ammar lantas 
menjawab: 'Dan Saya belum pernah melihat kamu berdua melakukan sesuatu yang lebih 
saya benci daripada keterlambatan kalian mengikuti urusan ini, ' lantas Ammar memberi 
keduanya masing-masing satu pakaian, kemudian mereka bertiga pergi ke masjid. 


A 
- 


SAN ALA جَالِسَامَعَ‎ ARIE EAE ai NGE gi عَبَدَامُعَ نأي‎ CECEN 


4 


Dak Naba IE in PN NBA aka gana Ai A3 
SANA مراع كف هَدًا دمر‎ ae AL EA صل‎ AN صَحِبت‎ 
TT NYA, janin tenan Bae aga ane tag 
WAN a Ül AIE ga hta IE طا كما ن هَدَا لدم‎ 


4, 

DANA مُوسَى‎ 
6574. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Syagig 
bin Salamah, aku pernah duduk bersama Abu mas'ud dan Abu Musa dan 'Ammar, Abu 
Mas'ud berkata: 'Tak ada seorangpun dari sahabatmu yang jika aku berkenan pasti aku 
berkomentar tentangnya kecuali kamu, dan belum pernah kulihat sesuatu darimu yang lebih 
tercela bagiku semenjak kamu bersahabat dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam daripada 
kesegeraanmu ikut serta masalah ini." Ammar menjawab: 'Wahai Abu mas'ud, dan aku tidak 
pernah melihat sesuatu darimu dan juga dari para sahabatmu sesuatu yang lebih tercela 
bagiku semenjak engkau bersahabat dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain 
keterlambatanmu ikut serta dalam masalah ini." Lantas Abu mas'ud mengatakan -yang ketika 
itu ia lapang rezekinya-: 'hai anak kecil, tolong ambilkan dua pakaian untuk kedua orang ini, ' 


satunya untuk Abu Musa, dan satunya untuk Ammar, lantas ia berujar: 'Berangkatlah kalian 
berdua untuk melaksanakan shalat jum'at.' 


Bab: Jika Allah menurunkan siksa atas suatu kaum 


A 
22 
PLB Dara, ور‎ 


JIKA اَن‎ PES Ba 


حدما عبد اله بعد NA PU De‏ 


ZA 2 


5 کک ووی تر 336 رضيام ÊNGG) a‏ 


6575. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman, Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri telah mengabarkan 
kepada kami Hamzah bin Abdullah bin Umar, ia mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma 
mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika Allah menurunkan 
adzab, maka adzab itu akan mengenai siapa saja yang berada ditengah-tengah mereka, 
lantas mereka dihisab sesuai amalan mereka." 


Bab: Pesan nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam kepada Hasan bin Ali 


Meri مو س و‎ PN Ja AN SA AAS DA EA Sh 


JEANS IE Jas Ba SEA AN Ae ANTA A 


ا Se‏ ضي KEN‏ إِلَمُعَاوِيَةَ باأكتايب قَالَعَمَدُو P‏ وق 


A 


PERAHU AA Ai AÉ PEA 


94 


TT EL LAN لالح قال‎ BESAR P3 ES 
هَدَاسَيَدوَعَل اهالح به‎ AA SL صل‎ NI A ala sale 
BABA من‎ GAN 


6576. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Isra'il Abu Musa dan aku menemuinya di Kufah, 
lantas Israil Abu Musa menemui Ibnu Syubrumah dan mengatakan, 'pertemukanlah aku 
dengan Isa sehingga aku bisa menasehatinya, ' namun seolah-olah Ibnu Syubrumah takut 
keadanya sehingga tidak dilakukannya. Dia menjelaskan, telah menceritakan kepada kami Al 
Hasan ia menuturkan: tatkala Al Hasan bin Ali radliallahu 'anhuma berangkat menemui 
Mu'awiyah dengan pasukannya, 'Amru bin 'Ash berkata kepada mu'awiyah: 'Aku melihat 
pasukan yang tak akan melarikan diri hingga pasukan musuhnya yang justru terpukul 
mundur." Kata Mu'awiyah; 'Lantas siapa nanti yang akan mengurus anak-anak kaum 
muslimin? ' 'Saya' Jawab Amru bin 'ash. Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah 
mengatakan, 'Lebih baik kita menemuinya, dan kita katakan kepadanya: 'Mari kita berdamai, 
' Al Hasan berkata: telah kudengar Abu Bakrah mengatakan, Ketika Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam berkhutbah, Al Hasan datang, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 


"Anakku ini adalah penghulu, dan mudah-mudahan Allah mendamaikan dua kubu kaum 
muslimin yang bersengketa melalui dia." 


w 


SAH Peraga Bye Ay, oa KERIS AA ra 


AI ab IN Le لوكا‎ JA, ska NGA PENIS LISA 
TA gh ed 4 1 و‎ A AA A Ag 


- Ae AA ومو‎ Pa MG -s - Pa 
Kn فيه و‎ Ika F OA EECA ENAP 


A 


لم يُعْطِنِي AL AA EN‏ قاور واليرَاجتي 


6577. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan mengatakan, 'Amru mengatakan, Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ali, 
bahwasanya Harmalah maula Usamah mengabarkan kepadanya. 'Amru berkata; aku pernah 
melihat Harmalah mengatakan; Usamah mengutusku menemui Ali, dan dia mengatakan; 
'Sesungguhnya Ali pasti akan bertanya kepadamu sekarang, dia berkata; 'Apa yang 
menyebabkan kawanmu tidak berangkat bersama aku? ' maka katakan kepadanya; 'kalaulah 
aku dalam mulut singa, niscaya aku ingin bersamamu, namun ini adalah sebuah masalah 
yang belum pernah kulihat sama sekali sebelumnya.' Ali tidak memberiku perbekalan apa- 
apa, karenanya aku pun pergi ke Al Hasan dan Al Husain serta Ibnu Ja'far, dan mereka 
memberi perbekalan-perbekalan diatas kendaraanku. 


SAN 


Bab: Seseorang mengucapkan sesuatu pada majlis, namun diluar sidang 
mengatakan sebaliknya 


TAU PLAN AN JANGE MING ear Pan at BEA AKA SS 


“ 


jé ا‎ PE TANYA: 


A 


áho Ls 7 SING KUNG Nas pe 
baki NGALANG 54) daa PER 556) AWI) A 


م هم 


ا ا صب له اقتال و ENI‏ اين هَدَا 
AS‏ كافك الف يك و 


6578. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' mengatakan, dikala Penduduk Madinah memecat 
Yazid bin Mu'awiyah, Ibnu Umar mengumpulkan kerabat dan anak-anaknya lantas 
mengatakan, Saya mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Setiap 
pengkhianat diberi bendera pada hari kiamat, dan saya telah membaiat orang ini untuk 
berjanji setia kepada Allah dan rasul-NYA, dan saya tidak tahu pengkhianatan lebih besar 
daripada seseorang yang dibai'at untuk berjanji setia kepada Allah dan rasul-Nya kemudian 
ia diberi bendera untuk perang, dan aku tidak tahu salah seorang diantara kalian jika 
melepaskan baiatnya, atau tidak pula ia berbaiat dalam urusan ini, melainkan antara aku dan 
dia ada batas pemisah." 


A 


BASA IJIN ڪَ واي‎ EA هاپ‎ AGS يو س‎ NASA 
ga NG pa lala ALA IN AN 13 AS و‎ sel, 


FE Ia Z di . 6 2 Ka NANG 15 > 
SME EA Kla مِنْقَصَ ب‎ Me ANAK ah Nga Ulas 


A Pa) 
Asus CA aa 


baka 2 Ia EA Una as AN AAS‏ عند الها اصبحت 


ajah e LAGI 3 BAM b 


sa fugim حى‎ : pasahe Par e KAA EN قد کم‎ SETAN ANG 
KAN AI AAN EN Jasa م7‎ SAN 
WAN GEN Ja اَن‎ Kosta KENA Per IS, Ai 


6579. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Abu Syihab dari 'Auf dari Abu Minhal mengatakan, tatkala Ibnu Ziyad dan Marwan di Syam, 
dan Ibnu Zubair membelot di Makkah, dan Al gurra' membelot di Bashrah, Aku berangkat 
bersama ayahku ke Abu Barzah Al Aslami hingga kami menemuinya di rumahnya sedang 
duduk di tempat tinggi yang terbuat dari kayu, kami pun duduk bersamanya, ayahku lantas 
meminta petuah-petuah Hadits seraya mengatakan, 'Wahai Abu Barzah, bukankah telah kau 
lihat sendiri kemelut yang melanda manusia? ' yang pertama-tama kudengar dari yang 
diucapkannya ialah: 'Saya semata-mata mengharap pahala disisi Allah, sungguh saya sangat 
marah kepada orang guraisy, sesungguhnya kalian wahai segenap bangsa arab, dahulu 
keadaan kalian seperti telah kau kenal sendiri sedemikian hina, minoritas dan sesat, 
kemudian Allah menyelamatkan kalian dengan Islam dan Muhammad 
Shallallahu'alaihiwasallam hingga kalian memperoleh seperti yang kalian lihat sendiri. Dan 
inilah dunia yang merusak diantara kalian. Dan sesungguhnya yang terjadi di Syam, demi 
Allah, tidaklah mereka berperang selain karena duniawi, dan mereka yang berada ditengah- 
tengah kalian, demi Allah mereka juga tidak berperang selain karena duniawi, dan mereka 
yang berada di Makkah, demi Allah, mereka tidak berperang selain karena duniawi.' 


DA‏ يه SAE Ja NE asé apa‏ بن الْيَمَانِكَالَإِنَ 
ar Nas‏ مب daa De 3 Era‏ كَانُوَايَوْمَيِذِيِرُونَوَالْيَوْمَيَجَهَرُونَ 


6580. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Washil Al Ahdab dari Abu Wa'il dari Khudzaifah bin Yaman mengatakan, 'kaum 
munafikin hari ini jauh lebih buruk daripada mereka yang hidup di masa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, sebab dahulu mereka sembunyi-sembunyi, namun sekarang mereka 
lakukan secara terang-terangan.' 


Aang KA KK a TA مع عن بیت ِا يتاب ڪا‎ ed 
g 


Ja Jag a) Pra duta E 


6581. Telah menceritakan kepada kami Khallad telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 
Habib bin Abi Tsabit dari Abu Sya'sya' dari Khudzaifah mengatakan, 'Kemunafikan itu terjadi 
dimasa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, adapun yang terjadi hari ini adalah kekufuran 
setelah keimanan.' 


Bab: Kiamat tak terjadi hingga penghuni kuburan dicemburui 
ATAN mm حد‎ 
Ka II IBI AR JE NG حَتَى‎ BALEN ENRE 


6582. Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu 
Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hari 
kiamat tidak akan terjadi sehingga seseorang melewati kuburan seseorang, lantas 
mengatakan; 'duhai sekiranya aku menggantikan dia.'" 


Bab: Jaman berubah hingga arca disembah 


ra 


Ber ASIN تَضْطَرِ‎ Sa و‎ AR AE A ZA 
الْجَاهِلِيَة‎ KAN گائو‎ Dr 5 AAN 5 


BP AGAN AN aana IEEE RENA EA A KAYU gp SAS 


6583. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri mengatakan, Said bin Al Musayyab mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 
Abu Hurairah radliallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Hari kiamat tidak akan tiba sehingga pantat-pantat wanita daus berjoget pada Dzul 
khulashah, dan Dzul khulashah ialah thaghut suku Daus yang mereka sembah di masa 
jahiliyah." 


LA 
£ 


SIA TEA i KI BRA prinasa 
و‎ A Ia 56 يَخْرْ‎ PAN ANG ad sahe NA 


6584. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan 
kepadaku Sulaiman dari Tsaur dari Abul Ghaits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hari kiamat tidak akan tiba hingga seseorang dari 
kabilah Oahthan menggiring manusia dengan tongkatnya." 


Bab: Api muncul 


Pa PA a? A Z A و‎ Pan 2 A 1G 
IA خرن او‎ AI Pan AN ARA عنقا افو‎ 
ر‎ 


2 LA g 


LA. 2$ -$ 565 ب‎ NA DPI 110010 22 ار و‎ 000 
JINGGA تضِي‎ gede la NE SE PALA قا لا تقو‎ daa nak Jp 


6585. Telah menceritakan kepada kami Abul yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri; Sa'id bin Al Musayyab mengatakan, telah mengabarkan kepadaku Abu 
Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hari kiamat tidak 
akan tiba hingga api keluar dari tanah Hejaz yang bisa menyinari tengkuk unta di Bushra." 


ر رو ىرس م وم 7 A‏ 8 .255 یرو £A‏ ر ی AAA‏ 2 مرو 2 2 AG‏ 
CSS‏ عبد اله بن سير Ga‏ حَد تا a‏ عن خْبَيّبٍ بن عبد الو من 


e 4 ANA. a 4 م و‎ A 04 GIA ASALU ىر‎ 3 0 2 2 AN لر‎ 
قال ر سول اللوصل الله يَهوَسَلمْ يوش الفرّاتأنَّ‎ a عَنَجَدِهِحَفْصٍ‎ 
A PA Z A و‎ = Z 4 
AS 15? 5 25 A 6 ” LA ANA A2 2 Ta < 5 “7 PE 2 2 7 z 
PES عبَيد الله‎ Sa A IN ea JS E يَخْسِرَ‎ 
2 گر 2 وو‎ SAT رر ا‎ 2124% a bys م گر ور‎ > Ks © Lu 
AE Sepa عن بيهر يرَدَعَنَ النْبِيَ صَل عليه و‎ ANE 


3 
P r ba 57 
wi 
A 
دهب‎ 
0 
Z 


6586. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id Al Kindi telah menceritakan 
kepada kami 'Ugbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Khubaib bin 
Abdurrahman dari Kakeknya, Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak lama lagi Eufrat tersingkap perbendaharaan- 
perbendaharaan emasnya, maka barangsiapa mendatanginya, jangan ia mengambilnya 
sedikitpun." Kata Uqbah; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah telah menceritakan 
kepada kami Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam semisal hadits diatas, hanyasanya dia mengatakan dengan redaksi: "tersingkap 
gunung emas." 


e GG 


MACAE,‏ ا کش کد یامد سے کا 315 1ه اا سی د ا 
LG‏ و P 0.23 1 4 Tt KS PIA 25 Peda Zz E‏ وك DA - 00 LA ag‏ و 
IM‏ 


A 
4 57 La wé Ld 25 27 a ag - ag Ag 
AGS MADA عم‎ Pang Se Ia قال‎ 


6587. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Syu'bah telah menceritakan kepada kami Ma'bad aku mendengar Haritsah bin Wahb 
mengatakan; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Bersedekahlah kalian, sebab akan Datang kepada manusia suatu zaman yang ketika itu 
seseorang berjalan membawa sedekahnya namun dia tidak menemukan seseorang yang 
mau menerima sedekahnya." Kata Musaddad, Haritsah adalah saudara Ubaidullah bin Umar 
seibu, demikian Abu Abdullah mengatakan. 


SENI معنأ ي هر‎ NEGEN AN AS ERA gt A ba PI 
#5 . ا رر رو 3 ور‎ 01 Pep NAA (Men 
امف ةعميم‎ ah Keatas ANN 


D A 


PLN PAN رمثي :كلانه كلم‎ 33 ee قو اواو ع‎ 
2 و - ا‎ na PPA م‎ Zera? - - 
PI sé AA s RA aki لازل وار تال مارو‎ UAS SAN AA 2 


NIS Bada a صَدَقَتَهُوَ حٌى‎ SA IS فيكم الْمَال يفيض‎ 2 5 


A: IM 


WI jab JEN ADI A5 F5 ENI حَنَّى يطاو[ الاس‎ A 
DS KA pal SEMUT EL Eka bya LANA AAA 7 
KALANGAN MEA Sesat ISA کن‎ NAYA EE iao 
ja NÁ aN LENEA AS يطو يانه و‎ AM SA Bo EN AG 

بن لحتو لا KELANA gi ganas‏ وهو بيط 3 ALS AE‏ فيد و لقو ÉÉN A‏ 

(adas as JAS 


6588. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari 'Abdurrahman dari Abu Hurairah, 
bahwasanya Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Hari kiamat tidak akan terjadi 
sehingga dua kelompok besar terjadi pembunuhan besar-besaran padahal ajakan keduanya 
satu, hingga muncul para pendusta yang kurang lebihnya tiga puluh, kesemuanya mengaku 
ia utusan Allah, hingga ilmu diangkat, banyak keguncangan, zaman terasa singkat, fitnah 
muncul dimana-mana, dan banyak alharaj, yaitu pembunuhan, hingga ditengah-tengah 
kalian harta melimpah ruah dan berlebihan, sehingga pemilik harta mencari-cari orang yang 
mau menerima sedekahnya, sampai ia menawar-nawarkan sedekahnya, namun orang yang 
ditawari mengelak seraya mengatakan ' Aku tak butuh sedekahmu', sehingga manusia 
berlomba-lomba meninggikan bangunan, sehingga seseorang melewati kuburan seseorang 
dan mengatakan: 'Aduhai sekiranya aku menggantikannya', hingga matahari terbit dari 
sebelah barat, padahal jika matahari telah terbit dari sebelah barat dan manusia melihatnya, 
mereka semua beriman, pada saat itulah sebagaimana ayat: 'Ketika itu tidak bermanfaat lagi 
bagi seseorang keimanannya, yang ia belum beriman sebelumnya atau belum mengerjakan 
kebaikan dengan keimanannya." (OS. Al an'am 158), dan hari kiamat terjadi ketika dua orang 
telah menyerahkan kedua bajunya tetapi keduanya tidak jadi melakukan jual beli, keduanya 
tidak jadi melipatnya, dan hari kiamat terjadi sedang seseorang telah pulang membawa susu 
sapinya tetapi tidak jadi ia meminumnya, dan hari kiamat terjadi ketika seseorang 
memperbaiki kolam (tempat minum) nya tetai dia tak jadi meminumnya, dan hari kiamat 
terjadi sedang seseorang telah mengangkat suapannya tetapi dia tidak jadi menyantapnya." 


Bab: Dajjal 


& A NG 2 - Pd Pd Par و‎ 0 0 RI 2 
aba asa DIGI A PA IN SAS GE SAS SA LA SS 
A 
رو‎ 


BA ATA ل م وو‎ Ta 
يقو لو لن‎ ES Kai لما يض‎ Iba) هو‎ u ES Pa ata صل الله یەو‎ Ga | 
AY ly {24 ر ۶ر‎ NG PUN ا‎ A رر و رر‎ 
6589. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
telah menceritakan kepada kami Isma'il telah menceritakan kepadaku Qais mengatakan, 
Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepadaku; Tak seorangpun yang lebih banyak bertanya 
kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang Dajjal daripadaku, dan beliau bersabda 
kepadaku: "Dia tidak membahayakanmu', Saya katakan; 'Yang demikian karena orang-orang 


mengatakan bahwa Dajjal membawa gunung roti dan sungai yang berair.' Nabi bersabda: 
"Itu semua bagi Allah lebih sepele." 


Be aa PA NA Sia Joel سی‎ ya SS 

a NGA کي‎ ANE ANE anaké 

6590. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 

Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, seingatku dia dari 

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dajjal buta matanya sebelah kanan, seolah-olah 
matanya buah anggur yang menjorok." 


ا Kupang in NA SAS jak‏ ون 
era ud PA Kasa TAES NANNE‏ جف الْمَدِيَهُ 
o si on‏ 


6591. Telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Yahya dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas bin Malik mengatakan, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Dajjal datang hingga singgah di pinggiran 
Madinah kemudian Madinah guncang tiga kali, sehingga setiap kafir dan munafik 
menemuinya." 


Je Pe Be en GAN Ea AE 
SIS BAGI E ا‎ Ségio JELANG AE 
Jha 


6592. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari kakeknya dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda: "Kemelut al Masih ad dajjal tak akan memasuki Madinah, sebab 
ketika itu Madinah mempunyai tujuh pintu yang setiap pintu dijaga oleh dua malaikat." 


Sa EP AAA شد‎ MAS aa jis PES ا ماده محمد‎ KAS AI, مسرل‎ 5 
SEA aa Am ME Kas EN a Naa 2s 


- 
Peda - A Pd 


PANU DA عَنْصَالِح بّنٍ ِبر اهيمعَنأبِيدِقَالَقَدِمَتُ‎ FA ANU al la IS 


A 


hgga satel Ja ANA SG 


6593. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Mis'ar telah menceritakan kepada 
kami Sa'd bin Ibrahim dari ayahnya dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Kemelut al masih ad dajjal tak akan memasuki Madinah, sebab ketika itu 
Madinah mempunyai tujuh pintu yang setiap pintunya dijaga oleh dua malaikat." Dia 
berkata, Ibnu Ishag mengatakan dari Salih bin Ibrahim dari ayahnya mengatakan, aku 
mendatangi Bashrah lantas Abu Bakrah mengatakan kepadaku: aku dengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda sama dengan Hadits ini. 


KENA adaté ابن ش هاب‎ LE PAN NS AE يز‎ SE Si 


IM 


Pen Ntar AN AN AKN رضي‎ EA 


IM 
LA Cd 
A TA 245 4 A A Laga و‎ 


1238533138 EPR 4 SNI Jaa FA 
WANGAN; laa ARA فی قو‎ 


6594. Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Abdullah, Telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim dari Shalih dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin 
Umar radliallahu 'anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berdiri di tengah- 
tengah para sahabat lantas memuji Allah dengan pujian selayaknya bagi-Nya, kemudian 
beliau menyebut-nyebut dajjal dan mengatakan, "Sungguh saya mengingatkan kalian 
tentang dajjal, dan tidak ada seorang pun Nabi melainkan telah mengingatkan kaumnya 
tentang dajjal, dan akan saya jelaskan kepada kalian tentangnya suatu hal yang belum 
pernah dijelaskan oleh seorang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun kepada kaumnya, 
sesungguhnya dajjal itu buta sebelah sedang Allah tidak buta sebelah." 


NA BE Sa nak ana ASANCA o 


Seg LAI جل‎ Gasal b GE DARA PA A ول‎ 


LA 
MTA 


0 2. - 4 روه كمه 2 وم‎ | WA 2 
PANA MMA AN UN sa 
$ ۶ & 0 و ا ر‎ 12. ca... - 25 

Subang ÊNGG BIM asabar aé nd gê‏ جُلْمِنْخْرَاعَةَ 


A A 


6595. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Salim dari 'Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, aku bermimpi thawaf di ka'bah, tak 
tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. 
Maka saya bertanya, 'siapakah ini? ' Mereka mengatakan: 'Ini Isa bin maryam'. Kemudian 
aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah- 
merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur 
yang menjorok. Mereka menjelaskan, 'Sedang ini adalah dajjal, manusia yang paling mirip 
dengannya adalah Ibnu Oaththan, laki-laki dari bani Khuza'ah."" 


TEA اهس سَعْدِعَنْصَالِجَعَنٌابْنِشِهَابٍِعَنْ ء عو‎ PAS AE یز‎ Aas 


JET ake hal LE TEA ALA رضي‎ 


6596. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Shalih dari Ibnu Syihab dari 'Urwah, bahwasanya 'Aisyah 
radliallahu 'anha mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selalu 
meminta perlindungan dari fitnah dajjal dalam shalatnya." 


2 EAA 


AIA ai ppg اي‎ AKE Iz A KAG 
ja a سمو‎ PITA Ga LARI كار‎ WAR JAN NU GET 


at a ya اللا‎ Kadi 
6597. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari 
Syu'bah dari 'Abdul Malik dari Rib'i dari Khudzaifah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda tentang dajjal: "Ia membawa air dan api, yang kelihatan api adalah air dingin, dan 


yang kelihatan air adalah api." Dan Abu Mas'ud mengatakan: aku mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. 


ra 
{II NA TN US NGA? LG E 1225 Kena PSR وو‎ 
E A - 


4 مط دعو‎ SIS Pa TP? 


KUN ما م م‎ 2 K2 5.6 
So II ai 
Aa ع‎ E AN A Ara کک ن کاو‎ 

6598. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Qotadah dari Anas radliallahu 'anhu mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Tidaklah seorang Nabi pun diutus selain telah memperingatkan 
kaumnya terhadap yang buta sebelah dan pendusta, ketahuilah bahwasanya dajjal itu buta 
sebelah, sedang rabb kalian tidak buta sebelah, tertulis diantara kedua matanya KAFIR." 


Tentang Hadits ini, juga ada riwayat dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 


— 


Bab: Dajjal tidak bisa memasuki Madinah 


-2 29 


aa a SEGAR Ngt الان اجو‎ AJAH 


vis 


EA HA A HA لاع‎ bts ÉN سَعِيدِقَالَحَدَكْتَارَسُو‎ 


a ea Jas BIA 383 AI Nana 
WAN EN AL si Ga ia jarak as ajaa se á 


IEA AJENG Ki AE رَس ول اله صل‎ 


AE E ا رد‎ P3 e As N 5 ورو‎ 2 A 
3 م بتي ايرذج‎ MAS SUN فیقتله تقذ ينيم قي‎ ANA لأر‎ 


AA 


LA 


6599. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin 
Mas'ud, bahwasanya Abu Sa'id mengatakan, Suatu hari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
menceritakan kepada kami suatu Hadits panjang tentang dajjal, diantara yang beliau 
ceritakan kepada kami saat itu ialah, beliau bersabda: "dajjal datang dan diharamkan masuk 
jalan Madinah, lantas ia singgah di lokasi yang tak ada tetumbuhan dekat Madinah, 
kemudian ada seseorang yang mendatanginya yang ia adalah sebaik-baik manusia atau 
diantara manusia terbaik, dia berkata; 'saya bersaksi bahwa engkau adalah dajjal, yang 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam telah ceritakan kepada kami.' Kemudian dajjal 
mengatakan; 'Apa pendapat kalian jika aku membunuh orang ini lantas aku 
menghidupkannya, apakah kalian masih ragu terhadap perkara ini? ' Mereka menjawab: 
'tidak'. Maka Dajjal membunuh orang tersebut kemudian menghidupkannya, namun orang 
tersebut tiba-tiba mengatakan, "Ketahuilah bahwa hari ini, kewaspadaanku terhadap diriku 
tidak sebesar kewaspadaanku terhadapmu! ' Lantas dajjal ingin membunuh orang itu, 
namun ia tak bisa lagi menguasainya." 


NG I Banua PENAK Pane PESONA PPA DAA NATA Len Pa‏ سُولالله 


MEI 3 PEMAIN Saka AE َل‎ aa A قل‎ 


tk 


6600. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Nu'aim bin 
Abdullah Al Mujmir dari Abu Hurairah menuturkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Jalan-jalan Madinah dijaga oleh para malaikat, sehingga kota itu tidak bisa 
dimasuki wabah tha'un ataupun dajjal." 


NE WA PES KAB AS IA NA حَدَكْنِي يَحَيَى بمو سی حَدَكْتَايِ‎ 
Se ea NN Ana Pra ANA 


3G 


aa AI 


6601. telah menceritakan kepadaku Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami Yazid 
bin harun telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qotadah dari Anas bin Malik dari 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Madinah akan didatangi Dajjal, namun ia 
mendapati para malaikat yang menjaganya sehingga Dajjal tak bisa mendekatinya." kata 
Anas, "tidak pula penyakit Tha'un insya Allah." 


Bab: Ya"juj dan Ma" juj 


Pe SAS وحَدَكْاِنْمَاعِيلَ‎ AAA AAS 


۴ PEETA 


An Ini ale en ii Pegang ana 
2 A AA ساس اسلا > اه امه‎ 212A لد لمر‎ Y 
يَومًافزعايقول‎ NE Jana pa BA 


BP‏ ا 


di sei Ae HR SLS يلٻ من‎ Ha 
JBS ALAN JO NGA ل اله‎ AA aiias ل اقات ر‎ PRS A 
CN A 0 


6602. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri -lewat jalur periwayatan lain-- telah menceritakan kepada kami Ismail telah 
menceritakan kepadaku Saudaraku dari Sulaiman dari Muhammad bin Abu 'Atig dari Ibnu 
syihab dari 'Urwah bin Zubair, bahwasanya Zainab binti Abu Salamah menceritakan 
kepadanya dari Ummi habibah binti Sufyan, dari Zainab binti Jahsy, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam suatu hari menemuinya dengan gusar seraya mengatakan: 
"Celaka bangsa arab dari keburukan yang telah dekat, hari ini telah dibuka benteng ya'juj 
dan Ma'juj seperti ini, " seraya beliau melingkarkan kedua jarinya, telunjuk dan jempol. 
Zainab binti Jahsy mengatakan, maka aku bertanya: 'Apakah kita akan juga dibinasakan 
padahal ditengah-tengah kami masih ada orang-orang shalih? ' Nabi menjawab: "Iya, jika 
kejahatan telah merajalela." 


ر ر 5 5 P F, P‏ وء ر 4 03 
حَدَتَمَامُوسَى SSS Ine ba‏ دا طاو س ڪن IE Batan‏ 

وم م 4 2 ?2 5 5 2 ? و 3 7 

Ma AR AE 00 MR Ja ad AAN 

6603. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Benteng ya'juj dan 


ma'juj dibuka seperti ini." Wuhaib mengilustrasikan jarinya dengan membentuk sembilan 
puluh. 


Kitab: Hukum-hukum 


Bab: OS. Annisa" 59 


LA 


HE aa 


A 


- 7 A 
ا‎ a FR, Ns 2 مير ع‎ NA م2‎ 2 NA 27 159 
daka خير نأبو‎ BEA gé | WEEN عبد‎ KES 


las A sa ita saen WAE كول اموسر ان 9 عله‎ TR هر يرورض اللا‎ 


- 
کی EE‏ ا ر 


Ja‏ م Wira‏ ميري قَقَدَأَطَاعَنِي وَمَنَعَصَى امير ي فَقَدْعَصَانٍ 
Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah‏ .6604 
dari Yunus dari Al Karmani telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, ia‏ 
mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam bersabda: "Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, sebaliknya‏ 
barangsiapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allah, dan barangsiapa‏ 
mentaatiku amirku berarti ia mentaatiku, dan barangsiapa membangkang amirku, berarti ia‏ 
membangkang terhadapku."‏ 


2 4 
w 


ÍA a aE مَالكءَ‎ ii حد‎ 


Z 


2 


Pant AE EPEA gra HK SK Ega sara nara Á oá 

8, 2 WA a E DA ra A 22 | 25 ١ 2 PA | سے کر و > وم ابن‎ 2 

Kea ee IM Jar جرا‎ Nae 555) An AE 
4 


AN در‎ wo. و - م‎ nan Da, PA (OPNE 7م‎ n27 26 2 
da مَالِسَيَدهِوَهوَ‎ JEG جَلِرًا‎ MNE REEI ia بيت رَوْجِهَاوَوَادوِوَهِيَ‎ IN IE 

A PA P GA 2 75 A 2 A (ae Pa‏ > وس 
Nias‏ مرا عو AK a Ed pena IS‏ 


6605. Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik dari 
Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan 
dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat 
banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala 
keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas 
yang dipimpinnya, dan isteri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak- 
anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak 
seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban 
terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." 


Bab: Pemimpin, berasal dari quraisy 


wa A 


ر کا LA‏ و دام aé A‏ 4 2 س ا کا وو ص ر 
a MEA IE BI Er ioa | pl Wa‏ جي نمطم LE‏ 


r 


aa la‏ عدف و yag SNI 33 Aan‏ المي لطا 


BUNGA NGE É A -7 51 
YAA NGGAE gah AN E تی‎ NA 
27 si Te sad D KAA Gene 


A 


o AA i ásia sae” ajoe مان‎ Sub 


DEIA A aa Na AN KER Jaga ةلا كال‎ NA 


2 A 


6606. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri mengatakan, Muhammad bin Jubair menceritakan, Mu'awiyah mendapat 
informasi -ketika itu Jubair berada disampingnya-saat berada dalam rombongan guraisy, 
bahwa Abdullah bin Amru menceritakan, bahwa dirinya akan menjadi raja Oahthan. Spontan 
Mu'awiyah murka, ia berdiri dan memanjatkan puji-pujian kepada Allah dengan pujian 
semestinya, kemudian mengatakan: 'Amma ba'd. Telah sampai berita kepadaku bahwa 
beberapa orang diantara kalian menceritakan hadist yang tidak terdapat dalam kitabullah 
dan tidak pula berasal dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, mereka itu adalah orang- 
orang jahil kalian, jauhilah olehmu angan-angan yang menyesatkan pemiliknya, sebab aku 
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kepemimpinan ini tetap 
berada di guraisy, tidaklah seseorang memusuhi mereka, selain Allah menelungkupkannya 
dalam neraka diatas wajahnya, selama mereka menegakkan agama." hadist ini dikuatkan 
oleh Nu'aim dari Ibnul Mubarak dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Muhammad Ibnu Jubair. 


A 


A AENOR‏ قال رشو ل الله صل اله 


LAA وو‎ 


PAR A 37 AA 


FA BANGSA la sale NAS‏ ممم انان 


6607. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
'Ashim bin Muhammad, aku mendengar Ayahku mengatakan; Ibnu Umar mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Urusan kepemimpinan ini berada di 
quraisy, sekalipun mereka tinggal dua." 


Bab: Pahala yang memutuskan dengan bijak (hikmah) 


ÁN ga SAH LEK اهيبن‎ NGGAE Sega SS 
MT الْحَنْ‎ an Ha AAN WKT جل‎ SENIN سلما‎ pala Je 
AKUN RASA 


6608. Telah menceritakan kepada kami Syihab bin Ibad telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Humaid dari Ismail dari Qais dari Abdullah mengatakan, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak diperbolehkan iri kecuali dalam dua hal, seseorang yang 
Allah memberinya harta, lantas ia belanjakan untuk al hag, dan seseorang yang Allah beri 
hikmah, kemudian ia pergunakan untuk memutuskan hukum dan ia ajarkan." 


Bab: Mendengar dan taat bagi imam selama tidak untuk kemaksiatan 


ANG NGA? AG WW Me 2 و‎ Ty cg aaa ور مه ےار وم و وم‎ 159, 
A As Gi 4 24 5 b pa - 3 217A KAN A ر‎ 

a. ia 

زبيبه 


6609. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Syu'bah dari Abu tayyah dari Anas bin Malik radliallahu "anhu mengatakan, 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dengarlah dan taatilah sekalipun yang 
memimpin kalian adalah seorang budak habsyi, seolah-olah kepalanya gimbal." 


EA ee 2 AN Sin PK Sis‏ يه قالقال الل 
بن حر د عن ا لی ر جاءٍ عن ابن TE‏ 


LA 


ie ea‏ الاعات 


AK 


7 Z 4 
du io mal, KEN Aa 2 LZS 
47 r 7 A 1 AM AN 


6610. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Al Ja'd dari Abu Raja' dari Ibnu 'Abbas yang ia riwayatkan, mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang tidak 
disukainya, hendaklah ia bersabar, sebab tidaklah seseorang meninggalkan jama'ah sejauh 
sejengkal, lantas ia meninggal dunia, melainkan ia mati jahiliyah." 


„ob ONÎ E? E 4 2 کو ييار وم‎ 2 159, 
CAS agan تاق ن‎ ANA ep yaa ii 


Binati AP Ius SES َالْمْسَلِمِفِيمَاآحَبٌ‎ SA dekat SAN ja ARAI 
e a 2 
6611. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari 'Ubaidullah Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Abdullah radliallahu 'anhu, 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "mendengar dan taat adalah wajib bagi 
setiap muslim, baik yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai, selama ia tidak diperintahkan 


melakukan kemaksiatan, adapun jika ia diperintahkan melakukan maksiat, maka tidak ada 
hak mendengar dan menaati." 


Ke les TAN An CN ANT JAENA NA aka PEN KAA 


2 و لاتير‎ ÁZ KA 7 Tor 21-45 2 LA Ga KAN د و ار‎ 
SA ج‎ z اق‎ gaga, صا‎ NE رضي الله‎ 2486 AN 
A A PA - - < 


227 


Ads ALAN ALAN AN AI Da PA ان‎ A تَصَارِوَ‎ 
LAM Medan GAS A AM KAKA alaihi Sela NN IE 


AA رم‎ 


0 w 0 w 2 W: 2 A A A 2 An A 4 w 
AE IE ANN Ra قال‎ AI RA ia L ga S6 
2. م‎ 2 


SP A SAI IE MULIA 
الْمَعْوُوفٍ‎ GAB EN SI Az s IG kan 


6612. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin hafs bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada 
kami Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman dari 'Ali radliallahu "anhu mengatakan, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengutus sebuah ekspedisi dan mengangkat sahabat anshar 
sebagai pemimpin mereka, dan beliau perintahkan mereka untuk menaatinya. Selanjutnya 
sahabat anshar marah dan mengatakan, "Bukankah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
telah memerintahkan kaian untuk mentaatiku?" 'Ya' Jawab mereka. Sahabat anshar 
meneruskan, "Karena itu, aku ingin jika kalian mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan 
api, kemudian kalian masuk kedalamnya." Mereka pun mengumpulkan kayu bakar dan 
menyalakan api. Tatkala mereka ingin memasukinya, satu sama lain saling memandang. 
Sebagian mengatakan: 'bukankah kita ikut Nabi shallallahu "alaihi wasallam untuk 
menjauhkan diri dari api, apakah (sekarang) kita ingin memasukinya? ' Tatkala mereka dalam 
keadaan seperti itu, tiba-tiba api padam dan kemarahannya mereda. Maka hal ini 
disampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lantas Nabi mengatakan, "Kalaulah 
mereka memasukinya, niscaya mereka tidak bisa keluar dari api tersebut selama-lamanya". 


Bab: Siapa tidak minta jabatan, Allah menolongnya 


az? PING 22 > sa ARLAN R و‎ LA 2 2 Pe DI NN )و‎ 739 Ts 
WAN كلت‎ Sa e Ehi G NN geni E NE يا‎ aka ARA Jo 


Z - 2 سر‎ A 
2 2 ر‎ 2 
2 1 K2 V Lan mata LE ف‎ 2 MAA NG LES Talas Lo جاه‎ ANING 
. حلم « يمبن قت ها‎ « c Aj A . 
( عبر حبر عر‎ 7 P Dg 21 9 .. J ڪر عر‎ 7 012 
- - g bs - ىه‎ z - 


A 
4? A 0 z - 
ااه‎ 1 5 7 6). vd 
‌هو خير‎ SIA gelas 


6613. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Jarir bin Hazim dari Al Hasan dari Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berkata kepadaku: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu 
meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan 
ditolong, dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika 
kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat 
sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik." 


Bab: Siapa yang meminta jabatan, ia ditelantarkan 


4 و م 


KL - 2 P هي‎ pad Pa ٤ ر ار‎ 4 4 AS روه م‎ kirri, 
TEE NE SAT IE يوش‎ i aS أَبُومَعَمَر‎ AS 
KA A EEE - و‎ PE 4 roal, A 
KALANGAN KENANGA asah کال لي رسو ل او صل‎ 


ca 


koz 57 7 3 ور‎ 
ا‎ BER Perahan. 0 


ye pb PA 


6614. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdl 
Warits telah menceritakan kepada kami Yunus dari Al Hasan mengatkan telah menceritakan 
kepadaku Abdurrahman bin Samurah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda kepadaku: "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, 
sebab jika kamu diberi jabatan dengan meminta, maka kamu akan ditelantarkan, dan jika 
kamu diberi dengan tanpa meminta, maka kamu akan diotolong, dan jika kamu melakukan 
suatu sumpah, lantas kau lihat selainnya lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik dan 
bayarlah kafarat sumpahmu." 


Bab: Larangan ambisi jabatan 


7 MEN JAE ai LEG AA عَنْسَعِيد‎ NASA A RACA 


Eon A WANG aan NG > ARTA 
Se 2 HS Ka NANGEN AN لَه بن مر‎ sh بَشَارِحَدَتْتَاعَبَدًا‎ SALA IE AKAN 


A 


AE BN Ng jai ع‎ SM 


6615. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Ibnu Abu Dzi'b dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "kalian akan rakus terhadap jabatan, padahal jabatan itu akan menjadi 
penyesalan dihari kiamat, ia adalah seenak-enak penyusuan dan segetir-getir penyapihan." 
Muhamad bin Basyar berkata; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Humran telah 
menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Sa'id Al Maqburi dari Umar bin Al 
Hakam dari Abu Hurairah seperti diatas. 


A & 


GAS 7 Pd we ر کرو‎ TA 2 GG. ر ار‎ 
PELUANG aLa دا‎ EE SA san 


LA 
bad 


ANG AE galu MASING a N6 Bidas 007 Jaga ja DEE 
AES PAN ad 121000 ًالالح‎ 


6616. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa radliallahu "anhu mengatakan: 
aku menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama dua orang kaumku, lantas satu 
diantara kedua orang itu mengatakan: Jadikanlah kami pejabat ya Rasulullah? ' orang kedua 
juga mengatakan yang sama. Secara spontan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: 
"Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada orang yang memintanya, tidak juga kepada 
orang yang ambisi terhadapnya." 


Bab: Siapa yang mewenangi urusan rakyat, lantas tidak melaksanakan dengan baik 


9 


AAN jasa e الله ر‎ 1 Ah SE i بُو‎ Ni ga Mike 
NABA TAL la ALAN حَدِيدَاسَِعتُهُمْنَرَسُو ل ال صل‎ áA e 
e es Bea Sea 


6617. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Abul 
Asyhab dari Al Hasan, bahwasanya Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin yasar ketika 
sakitnya yang menjadikan kematiannya, lantas Ma'qil mengatakan kepadanya; 'Saya 
sampaikan hadist kepadamu yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Tidaklah seorang hamba yang Allah 
beri amanat kepemimpinan, namun dia tidak menindaklanjutinya dengan baik, selain tak 
bakalan mendapat bau surga." 


Naa BSN IE LSI lan GA y paha حَدَتنَاإِسَحَاقَ‎ 
لله‎ Je) ganas bang BKN Jasa NGANG JÊG sja 


4 


w 


Aini ae Si sak‏ تو هو Eó AA‏ اجه 


6618. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur Telah mengabarkan kepada kami 
Husain Al Ju'fi, Zaidah mengatakan, bahwa ia menyebutkannya dari Hisyam dari Al Hasan 
mengatakan, kami mendatangi Ma'qil bin Yasar, lantas Ubaidullah menemui kami, lantas 
Ma'gil berujar kepadanya; Saya ceritakan hadist kepadamu yang aku mendengarnya dari 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda; "Tidaklah seorang pemimpin 
memimpin masyarakat muslimin, lantas dia meninggal dalam keadaan menipu mereka, 
selain Allah mengharamkan surge baginya." 


Bab: Siapa yang menyusahkan, Allah akan menjadikannya susah 


EEANN A PANEN iha DG) USA 
Ia EN TA AA NG gana وَجْنْدَبَارَاصْحَابَهُوَهُوَ‎ 


- 
23 2 و‎ Ár A WAL و‎ 2 


Le JA 332 Ie KN An nga لتك مَالْقِيَامَةَكَالَوَ‎ Aragon 
Faig Lala و‎ Ja GN Kie bega as AN n ag SSI 


DATANG, 


ANG ngasi) AAA UNG JAMAN A أَهْرَاقَهُ‎ asiya ak ا ء‎ yet 


Ta Naga SEL Agate Ade 


6619. Telah menceritakan kepada kami Ishag Al Wasithi telah menceritakan kepada kami 
Khalid dari Al Jurairi dari Tharif Abu Tamimah mengatakan, aku menghadiri Shafwan dan 
Jundab serta sahabat-sahabatnya ketika Jundab memberi wasiat kepada mereka, lantas 


mereka bertanya: 'Apakah kau mendengar sesuatu dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam? ' Ia menjawab: aku mendengar beliau bersabda: "Barangsiapa 
beramal karena sum'ah (ingin didengar), maka Allah menjadikannya dikenal suka bersum'ah 
pada hari kiamat, dan barangsiapa menyusahkan (manusia), maka Allah juga bakalan 
menyusahkannya pada hari kiamat." mereka berkata: "Wasiatilah kami!" ia berkata: Yang 
pertama-tama membusuk dari tubuh manusia adalah perut, maka barangsiapa yang mampu 
untuk tidak menyantap selain yang baik, lakukanlah, dan barangsiapa tidak ingin dihalangi 
antara dirinya dan surga karena segenggam darah yang ia tumpahkan, lakukanlah.' Saya 
bertanya kepada Abu Abdillah: 'Siapa yang mengatakan aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, apakah Jundab? ' ia menjawab, "Iya, Jundab." 


Bab: Memberi keutusan dan fatwa di jalan 


SAN AJAR Ka Kp KA NG SARA NK USS‏ مالل 


SA ANE Gu مسجد‎ TORERE EE E EEEN رَضيَ‎ 


1 


Kakbah i LE Jo ANILIN مى‎ Meru 
A SENIN saeni a an GIA 
وَرَسُولُكَالَأَنْتْمََمَنَأَحْيَبَتَ‎ 


6620. Telah menceritakan kepada kami Ustman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Salim bin Abul Ja'd telah menceritakan kepada kami Anas bin 
Malik radliallahu 'anhu, ia mengatakan, ketika aku dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
keluar dari masjid, kami menemui seseorang di gerbang masjid dan ia bertanya, 'Ya 
Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? ' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "apa yang 
telah kau persiapkan?" Rupanya orang tadi berusaha menenangkan diri lantas mengatakan: 
'Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkannya dengan banyak puasa, banyak shalat dan 
banyak sedekah, hanya aku cinta Allah dan rasul-NYA, ' maka Nabi bersabda: 'Engkau 
bersama orang yang kau cintai'. 


Bab: nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam tak punya penjaga pintu 


z BNI MEN EA SIS AN 2 MEI, ga 5 Guna KS 


nana ; PARA a a 
BSN aa AN si NA ENG pas MIS AT 


SIA SS) فته قال‎ AC a EA Je NI سام‎ Ay 
WBS ACA AN ارو‎ AE ل‎ áj 
KAN be KANG ala sal IS LAN 


6621. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur Telah mengabarkan kepada kami 
Abdushshamad Telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 
Tsabit Al Bunani mengatakan, aku mendengar Anas bin Malik berkata kepada seorang 
wanita dari keluarganya: 'Apakah kamu kenal si wanita A? ' "Tahu' Jawabnya. Anas 
melanjutkan: sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati wanita itu 
saat ia menangis di suatu kuburan, lantas beliau menasehatinya: 'Bertakwalah kepada Allah, 
dan bersabarlah! ' Si wanita itu malah menjawab, 'Sana kau menjauh, sebab kamu tidak 
mengalami seperti musibahku ini! ' Kata Anas, Nabi pun segera menjauh dan pergi. Lantas 
ada seseorang yang melewati wanita itu seraya mengatakan: 'Apa yang disabdakan 
Rasulullah kepadamu? ' Si wanita tadi menjawab, 'Saya tidak tahu kalau orang tadi 
Rasulullah." laki-laki itu mengatakan: "Orang tadi itu Rasulullah.!" Anas berkata: si wanita 
terus datang ke pintu rumah Nabi dan ia tidak menemukan seorang penjaga pintunya, lantas 
mengatakan, "Wahai Rasulullah, Demi Allah, aku mengenalmu! ' Lantas Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Kesabaran itu terlihat pada saat pertama kali benturan." 


Bab: Hakim memutuskan hukuman mati 
AE EA ai ó Sa ام‎ EA 
BAN etai janaka ae Le AK Ian SE د‎ A 


ANAN LA 


2 


6622. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid Adz Dzuhli telah 
menceritakan kepada kami Al Anshari, Muhammad bin Abdullah mengatakan; telah 
menceritakan kepadaku Ayahku dari Tsumamah dari Anas bin Malik, ia mengatakan, 
bahwasa Qais bin Sa'd pernah di hadapan Nabi shallallahu "alaihi wasallam seperti halnya 
seorang ajudan dengan pemimpin. 


1G 


Pn Tr, 2 7 2 ر‎ x ua ا‎ ٣ م 22 ور گے‎ - AN 
BEP ALI NN KA BASA L هو‎ LES ASAH حدثتامسد‎ 
> 3. PASI Gang laga NYATA NGA Bag 


6623. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
alias Al Qaththan dari Qurrah bin Khalid telah menceritakan kepadaku Humaid bin Hilal dari 
Abu Burdah dari Abu Musa, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 
mengutusnya kemudian mengutus Mu'adz sebagai penyusulnya. 


< م 2 2 ےو‎ NG, و‎ 2 7 2 Ban KW 
pa aa e عبد الله ب کک بو‎ SAS 


AA 56 ANG NGA pa - 56 TER 56 -3% 2 a P 


4 


تَجَوَّدَقَالَ لا جلش حتّی AZE EEL e‏ ا 
Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Shabah telah menceritakan kepada kami‏ .6624 


Mahbub bin Al Hasan telah menceritakan kepada kami Khalid dari Humaid bin Hilal dari Abu 
Burdah dari Abu Musa, ada seorang laki-laki masuk Islam kemudian masuk agama yahudi, 


lantas ia mendatangi Mu'adz bin Jabal yang ketika itu ia berada di dekat Abu Musa, maka 
Abu Musa bertanya: 'Memangnya kenapa orang ini? ' Mu'adz bin Jabal menjawab: 'orang ini 
masuk Islam, namun kemudian masuk agama yahudi." Spontan Abu Musa mengatakan, 
"saya tidak sudi duduk hingga aku membunuhnya sebagai ketetapan Allah dan rasul-Nya 
Shallallahu'alaihiwasallam. 


Bab: Hakim memutuskan saat marah 
Hg LAN ع‎ E Pa AA Pa کے و ر‎ Da KAP 
Pak (sa قان < سريت‎ 2 PE 0. 2 AN 2 
saja LES siaga ta sn) La 


6625. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair, aku mendengar Abdurrahman bin 
Abu Bakrah mengatakan, Abu Bakrah menulis surat untuk anaknya yang ketika itu berada di 
Sijistan yang isinya: Jangan engkau mengadili diantara dua orang ketika engkau marah, 
sebab aku mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Seorang hakim 
dilarang memutuskan antara dua orang ketika marah." 


LA 


o SANGE AACS 


SA BEN a pat SE SN 5 j Jasa قال‎ Pi BAN PAN 


£- 


bidan : a ANA 


A 


NG gga dhas ga gat SS‏ يا الئاس ea na Kla ia)‏ بالئاسِ 
bb ses‏ المكبير 5 KANG am‏ 


6626. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil Telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu 
hazim dari Abu Mas'ud Al Anshari mengatakan, seorang laki-laki menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dan berujar: "Hai Rasulullah, Demi Allah, sungguh saya 
memperlambat-lambatkan diri dari shalat subuh karena si fulan yang menjadi imam, ia selalu 
memanjangkan bacaan shalatnya jika shalat bersama kami." Abu mas'ud Kata, belum pernah 
kulihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sedemikian marahnya seperti ketika beliau 
menasehatinya. Lantas Nabi menegur, "Hai manusia, diantara kalian ada yang menjadikan 
orang lain menjauhkan diri dari (masjid dan ibadah), siapa diantara kalian mengimami orang- 
orang, lakukanlah secara ringkas (sederhana), sebab disana ada orang-orang tua, orang 
lemah dan orang yang mempunyai keperluan." 


D a يَعْقُوبَ ال‎ aa CEANA 


PA 
3 
4 - 


AT ALE 4 Keenan SNN AL SEA BAG RI 5 


A 


و 


PEG NYA یور شو الوصا مکی و سکم‎ asah Ya 
WEE GALANG sal جي‎ sala 


6627. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Ya'gub Al Karmani telah 
menceritakan kepada kami Hassan bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yunus 
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad yaitu Az Zuhri telah 
mengabarkan kepadaku Salim, bahwasanya Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, ia 
pernah menceraikan isterinya ketika haidh, lantas Umar melaporkan kasusnya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pun sedemikian marah 
karenanya kemudian bersabda: "Suruhlah dia merujuknya, kemudian mempertahankannya 
hingga suci, kemudian haidh lagi, kemudian suci, lantas jika ia berkehendak menceriakannya, 
ceraikanlah!" 


Bab: Hakim berpendapat dengan ilmunya 


SAR ENGGEN ea KA SG PNE Laou PN SAS 


Ae 2 A A 2 2 QZZ 2 2 2 
ANE رض أَهْل جْبَاءٍ‎ Ye UR سول الهو‎ Éis 34 AIEA 

- - - A 
ا‎ sena an AAS SENJA Att 


LAN N 


en : 
6628. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah mengabarkan kepada kami 'Urwah bahwasanya Aisyah radliallahu 'anha 
mengatakan, Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang dan berujar: “Wahai Rasulullah, dahulu 
tidak ada penghuni rumah diatas bumi yang lebih saya sukai untuk dihinakan selain 
penghuni rumahmu, kebalikannya sekarang, tidak ada penghuni rumah diatas bumi yang 
lebih saya sukai untuk dimuliakan selain penghuni rumahmu, ' kemudian Hindun binti Utbah 
mengatakan, 'Sesungguhnya abu Sufyan orangnya sangat pelit, apakah saya berdosa jika 
memberi makan orang-orang yang menjadi tanggungan kami (dengan mengambil hartanya 
tanpa sepengetahuannya?) ' Nabi menjawab: "tidak masalah kau memberi makanan untuk 
mereka, asalkan dengan ma'ruf (cara wajar)." 


Bab: Kesaksian dengan surat bersetempel 
INSAN; ai HS 2A Eih حَدَّتْنَاشْعْبَةُكَالَ‎ 5 33 SES Ah, pse 
KANG 2 Art 2 1 04 A = 56 0 ZAH P 3 
LANSIA PANAS SANTAN م قاو‎ NS la sala La LAN 


ang LE la pala ANA‏ كان أ AI‏ وو عمد ذا الل 


6629. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah mengatakan, aku mendengar 


Qatadah dari Anas bin Malik mengatakan, Dikala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ingin 
berkirim surat kepada Romawi, mereka ternyata manusia yang tak mau membaca surat 
selain harus berstempel, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membuat stempel dari 
perak, seolah-olah aku melihat kilauannya dan ukirannya bertuliskan MUHAMMAD 
RASULULLAH. 


Bab: Bayaran hakim dan pembantunya 


ZA 


KAN: م‎ PB SEAL LNG Mana Sa حمر ات‎ KAYU pi KS 


Tt. 


WNI AE NGAMEN AN EGA S3 
يد‎ BUS a SAN LAYAN MJ ya janet 


a Sites SENAR MIE BAK II‏ صَدَكَهعَلَ الْمُسَلِمِنَكَالَعْمَمْ 
JAN‏ قاق A NGGAE‏ فكاو رَس ول اله صل JAGA pai GILA‏ ل 
Sd uk‏ فلت عط هقر ne BANI at)‏ 


: AG SES JLN 50 PA SIN تَصَدَّقَ بهِقَمَاجَاءَكَ‎ 554) sanê 
Abi N 3 KELAS قال‎ AE AN ES Pe aa NG KAL 


5 


ول LAN‏ صل ala LI‏ ُعَطِينِي Sd ANA SALA‏ أعَطاي م 


رود 


PRA PAN يَهِوَسَلَّم‎ irán o NI gaah AB a MANA KA pu 
BSA MENAH SI 3 jo Pai جَاءَكَ مِنَهَدَاالَمَالِوَ‎ 


6630. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku As Sa'ib bin Yazid bin Ukhti Namir, bahwa 
Khuwaitib bin Abdul 'uzza mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin As Sa'di 
mengabarkan kepadanya, ia pernah mendatangi Umar dimasa-masa pemerintahannya. 
Umar lantas berujar: "Benarkan berita yang sampai kepadaku bahwa engkau mengurus 
urusan-urusan sosial, namun jika engkau diberi pesangon (uang lelah) engkau tidak 
menyukainya?" Saya jawab "Iya". Umar lantas mengatakan: "lalu maumu apa?" Saya 
menjawab, "Saya sudah punya kuda sekian banyak, demikian pula budak ada beberapa, dan 
aku dalam keadaan baik (mapan secara ekonomi), maka aku niati kerjaku ini sebagai sedekah 
(amal cuma-cuma) untuk kaum muslimin." Umar spontan mengatakan: 'jangan kau lakukan, 
saya sebenarnya juga ingin seperti kehendakmu, namun Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam juga memberiku pemberian, tetapi saya katakan: "Coba berikan 
saja pemberian itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku! ' Kemudian hari, 
Nabi juga memberi pemberian yang sama kemudian aku katakan: "Tolong berikan kepada 
orang yang lebih membutuhkan daripada aku! ' Lantas Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Ambil saja, kembangkan harta ini, dan jadikanlah untuk bersedekah, harta ini 
yang datang kepadamu dengan cara yang tidak berlebihan dan engkau sendiri tidak 


meminta, maka ambil saja, dan terhadap harta, janganlah nafsumu kau perturutkan 
terhadapnya!" Dan dari Az Zuhri berkata, telah menceritakan kepadaku Salim bin Abdullah 
bahwa Abdullah bin Umar berkata: saya telah mendengar Umar bin Khattab berkata: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memberikan suatu pemberian kepadaku, lalu saya berkata: 
Berikan kepada orang yang lebih fakir daripadaku, sehingga pada suatu saat beliau memberi 
lagi dan saya jawab sebagaimana sebelumnya. Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Ambillah! kembangkan harta ini, dan jadikanlah untuk bersedekah, harta ini yang 
datang kepadamu dengan cara yang tidak berlebihan dan engkau sendiri tidak meminta, 


maka ambil saja, dan terhadap harta, janganlah nafsumu kau perturutkan terhadapnya!" 
Bab: Memutuskan dan melaknat di masjid 


2 


Ma قال الرهُریءَ‎ KAAS Ás HE 


P. 


E 2 243 
رو3‎ 2 pi D CA PI 
$ BL 


6631. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan, Az Zuhri mengatakan dari Sahal bin Sa'd, ia mengatakan: aku pernah menyaksikan 
dua orang yang melakukan li'an ketika umurku masih lima belas tahun, maka kedua orang itu 
diceraikan. 


fiel SEN HL MEA AN جر‎ MAA ARE MANI AAN 


ر و 


KERAS asi Mej AN yaa MIA SA رَجُلَامِنَالأنْصَارٍ‎ 
3 e AA NE KTA 
أتاشاهد‎ pom BLS 


6632. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Abdurrazag 
Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syihab dari 
Sahal saudara Bani Sa'idah, seorang laki-laki anshar menemui Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam dan berujar: "bagaimana pendapat anda sekiranya seseorang menemukan laki-laki 
lain bersama isterinya? Bolehkah ia membunuhnya?" Suami-isteri itu kemudian sama-sama 
meli'an dan aku menyaksikan. 


Bab: Diberi keputusan di masjid, namun pelaksanaan hukuman diluar masjid 
GAN 2 ےو م رر‎ 7 No > pes 635 يَحْيَى‎ 


PAE Gabah Asda مول اول‎ e 


LA LA 
r r - Pa G1 


LAJU ga ban jah جو 22 قال لا قال اذه‎ DANG an GEA AS کک َء‎ 


4 2 2 A. ا‎ As lls 71 
1 ده دو‎ SAKA | AA aaa ES BE ANA 


2 


PEAH A pesan a 


Dg 


6633. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepadaku Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dan Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah 
mengatakan, Seorang laki-laki menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ketika beliau 
di masjid. Orang itu memanggil beliau seraya mengatakan: 'Hai Rasulullah, saya telah 
berzina! ' tetapi Rasulullah berpaling darinya. Tatkala kesaksiannya sampai empat kali, Nabi 
bertanya: "Mungkin engkau gila?" "TIDAK" Jawabnya. Lantas Nabi bersabda: "Bawalah orang 
ini, dan rajamlah!" Ibnu Syihab mengatakan, dan telah menceritakan kepadaku orang yang 
mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan: 'Aku termasuk diantara yang merajamnya di 
tanah lapang.' Yunus, Ma'mar dan Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Az Zuhri dari Abu 
Salamah dari Jabir dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


Bab: Nasehat imam kepada pihak-pihak bersengketa 


PARA pe lalai Sob al َمَذعَ مالك ڪن همام ع‎ 7 AI ENGGA 


JA ado كَخَْصِمُو‎ aé TENG SNI BILA 
A HA 


Kaba aa A aka A K iais 
pandan 


6634. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam dari 
ayahnya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah radliallahu 'anha, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Saya hanyalah manusia biasa, dan kalian seringkali 
mengadukan sengketa kepadaku, bisa jadi sebagian diantara kalian lebih pandai bersilat 
lidah daripada lainnya sehingga aku putuskan seperti yang kudengar, maka barangsiapa yang 
kuputuskan menang dengan menganiaya hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya, sebab 
sama artinya aku ambilkan sundutan api baginya." 


Bab: Persaksian ada pada hakim ketika sidang atau sebelumnya 


CAS d EA NE بن‎ att AA a 

A SISA jab ل‎ sasi Nani و‎ MRTA al AAN) MN 
Á eá GRAB Ba Ah gigis i Í eb pes ar DN 
ضه مته قال ابو‎ NG ake اليل الي يکر‎ leyii Sea 


A ja aa بنط اص نر وید ع‎ NK 


ANDA JIE GI ISI An AGUNG اک صل ا مکی و سدم‎ 
GÁ Keadaan الحا كملا يفضي‎ ME IRIS Ip Gala LAN صل‎ AS 


24 < A 


Ko ANITA nat هلك ور‎ f Li An ANG 
Pran) PARE القضاء فإنه لا يققضي‎ ala بق في‎ Se و‎ 4 lag 9 


2 22 NG A 
أو‎ 


a ak Es AN قَبُحَضِرَهْمَاإِقَرَارَهُوَكَالَْبَعَْض‎ a 
US 3S aas Yan خُر ومهم ل فضي‎ TE AA gadi م‎ AE SNG قَصَى به وما‎ 
VI AN Gaal, SAK prani الشَّهَادوِوَكَالَ‎ ya BALE AN As NGANA 
Ale غَيرِوِمَعَ‎ oke Panel maag SN لِلْحَا كم‎ ats قال القاس ملا ي‎ A is 
Io PEN ANA Sima Kera KA AA و و کڪ و‎ ME Ga BA 

aneng an Aa sa Par DIAN sf 


6635. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
bin Sa'd dari Yahya dari 'Umar bin katsir dari Abu Muhammad, maula Abu Qatadah 
mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada perang Hunain: 
"Barangsiapa mempunyai bukti atas korban yang dibunuh dalam perang, maka ia mendapat 
harta rampasan yang dibawanya." maka aku (Abu Qatadah) langsung berdiri untuk mencari 
bukti-bukti atas musuh yang telah kubunuh, ternyata tidak aku temukan seorang pun yang 
menyaksikan pembunuhanku. Maka aku duduk, dan aku punya inisiatif untuk mengadukan 
persoalanku kepada Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam. Lantas seorang teman duduknya 
mengatakan: 'Senjata orang yang dibunuh yang selalu disebut-sebut oleh Abu Qatadah itu 
ada padaku? ' Orang tadi meneruskan; 'Tolong suruhlah Abu Qatadah merelakannya 
untukku! ' Maka Abu Bakar menyela; 'Sekali-kali tidak, tidak mungkin Rasulullah 
Shallallahu'alaihi wa sallam memberikan rampasan itu untuk kamu si burung pipit, dan ia 
tinggalkan salah satu singa Allah (maksudnya Abu Qatadah) yang ia berperang untuk Allah 
dan rasul-Nya.' Lantas Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memberikan rampasan itu 
untukku, dan selanjutnya kubelikan seekor gibas. Dan itulah harta pertama-tama yang 
kukembangkan. Abdullah mengatakan kepadaku, dari Al Laits, lantas Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri dan memberikannya untukku. Ulama Hejaz berpendapat; Seorang hakim 
tak berhak memutuskan keputusan hanya dengan sepengetahuannya yang ia persaksikan 
ketika melakukan sidang atau sebelumnya, sekalipun yang digugat mengakui bahwa hak 
memang milik lawan sengketanya di majlis sidang. Sebagian mereka berkomentar bahwa ia 
tak berhak memutuskannya hingga memanggil dua orang saksi yang kemudian si hakim 
mengungkapkan keputusannya. Sedang ulama Irak berpendapat, apa yang ia dengar atau 
yang ia lihat di majlis sidang, hakim memutuskan dengannya, adapun jika di luar majlis 
sidang, ia tidak boleh memutuskan selain dengan memanggil dua orang saksi. Sedang 
kelompok lain dari mereka berpendapat 'Sekalipun diluar sidang, tetap ia putuskan (dengan 
tanpa memanggil dua orang saksi), sebab hakim adalah orang yang terpercaya, dan maksud 
persaksian adalah sekedar untuk mengetahui kebenaran, padahal ilmu sang hakim jauh lebih 
banyak daripada persaksian lainnya, namun yang demikian membuka dirinya menjadi 
sasaran tuduhan di kalangan muslimin dan menjerumuskan mereka dalam prasangka, 
(padahal Nabi Shallallahu 'alaihi sangat tidak menyukai prasangka, sebagaimana prasangka 
buruk kedua sahabatnya ketika nabi shallallahu 'alaihi wasallam berjalan dengan seorang 
perempuan, lantas nabi langsung memangkas prasangka keduanya dengan mengatakan: 
"ketahuilah, wanita itu Shafiyyah, (isteriku)." 


ALA و‎ 


AL Hoa AD NAN An esis‏ عن ابن شهَابٍ BALE‏ حُْسَيْنٍ أن 
HALA‏ 9 5 سا KAA‏ ية NY) ANA JEN tka fi ehti‏ مر ME aan a30‏ 
as akng aaa Na a AH‏ ن DEA AR‏ 


NG 


ang LÊ 22 s?a 27 w Ns 27A aa عَتِيقٍ‎ NA A داه‎ iari, 


4 


dana AA Ja ANE Kas 


6636. Telah menceritakan kepada kami Abdul "Aziz bin Abdullah Al Uwaisi telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibnu Syihab dari "Ali bin Husain, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam kedatangan Shafiyyah bin Huyyai, tatkala Shafiyyah pulang, 
Beliau pulang bersamanya, lantas ada dua laki-laki Anshar melewati beliau, maka beliau 
panggil dua laki-laki itu dan mengatakan: "Hanyasanya ia Shafiyyah binti Huyyai." Maka 
kedua laki-laki tadi mengucapkan "SUBHANAALLAH". Nabi mengatakan 'sesungguhnya setan 
mengalir dalam anak adam dalam aliran darahnya. hadist ini diriwayatkan oleh Syu'aib, Ibnu 
Musafir, Ibnu 'Atig, dan Ishag bin Yahya dari Az Zuhri dari Ali maksudnya Ali bin Husain dari 
Shafiyyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


SN 


Bab: Penguasa jika memberi saran gubernur untuk bersatiu padu 
- ANG BU و‎ A 5 5 A و‎ E ص ل‎ 00 A 
ي قال بعت‎ Ea NS PIN dan PEKAN GEN SS BA A KAN 


KENANGAN ا يلإ لفقا لسراو‎ sala saé اكه‎ NGA 


sasa KAU SA psk IBAN 2 MA مو مَى‎ MIS S3 
KIE صل‎ AN na ba HE PA dana نشب عن‎ 35532 383 


At 
6637. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Al 'Aqdi telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah 
mengatakan, aku mendengar Ayahku mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengutus ayahku dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi berpesan: "Hendaknya kalian berdua 
mempermudah, jangan mempersulit, memberi kabar gembira, tidak menjadikan orang 
menjauh, dan bersatu padulah!" Lantas Abu Musa mengatakan kepadanya: "Di daerah kami 
sering dibuat fermentasi kurma (Albit'u)." Mu'adz menjawab: "setiap yang memabukkan 
adalah haram." Sedang Abu Nadhr, Abu Daud, Yazid bin harun dan Waki' mengatakan dari 
Syu'bah dari Sa'id bin Abu Burdah dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. 


Bab: Hakim menghadiri undangan 


A yA: Pd A A A 
و‎ a 3 is 2 fs م‎ Â رجو‎ EE و ےار 22 و وم د م ةرام‎ aytz 
A 


2 G Z 2.8 G 
AU AL EN SS اله عَكَيَهوَسَلَم قال‎ Jen AN 


6638. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Sufyan telah menceritakan kepadaku Manshur dari Abu Wa'il dari Abu Musa 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Bebaskanlah para tawanan, dan 
penuhilah orang yang mengundang." 


Bab: Hadiah para pegawai 


JA MEA PEANG AAN AN عبد اله‎ Es 


AAN MISA Jo AN Jasa‏ ا ELANG an na‏ صَدَكَدَقلَمَاقَدِمكَالَهَدًا 


KAN aU AA لتقا‎ Sela ga engan is Pa j 
يلي فقام‎ 
A Pada 0 


خمد الله ANA Aa TS JAN JG ARE SN‏ کا تھا جلت يبن تأده 


rai A 


07 2 4 > > يج ر م‎ 2 2 
Ian KAWAK KAA ina Von ِي مَفْسِي‎ GA نظ‎ wé Al 


Ser’ PRIA 


LA 


álů a NG EE KE Ai Pan BEA sa 
A 


KESAN مير قال تيع داي و‎ Anta KEY PE JUNE 


8 2 A 


A - مه‎ > PAN KA? - ee سو شد 5 ا‎ 
Ie AAA و ی‎ 
ih yah (osis 


6639. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Az Zuhri, ia mendengar 'Urwah telah mengabarkan kepada kami, Abu Humaid 
assa'idi mengtakan, Pernah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempekerjakan seseorang dari 
bani Asad yang namanya Ibnul Utbiyah untuk menggalang dana sedekah. Orang itu datang 
sambil mengatakan: "Ini bagimu, dan ini hadiah bagiku." Secara spontan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri diatas minbar -sedang Sufyan mengatakan dengan redaksi: 'naik 
minbar-, beliau memuja dan memuji Allah kemudian bersabda, "ada apa dengan seorang 
amil zakat yang kami utus, lalu ia datang dengan mengatakan, ini untukmu dan ini hadiah 
untukku! Cabalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan cermatilah, 
apakah ia menerima hadiah ataukah tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, 
tidaklah seorang amil zakat membawa sesuatu dari harta zakat, selain ia memikulnya pada 
hari kiamat diatas tengkuknya, jikalau unta, maka unta itu mendengus, dan jika sapi, ia 
melenguh, dan jika kambing, ia mengembik, " kemudian beliau mengangkat kedua 
tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiaknya seraya mengatakan: " ketahuilah, 
bukankah telah kusampaikan?" (beliau mengulang-ulanginya tiga kali). Sedang Sufyan 
mengatakan, Az Zuhri telah mengisahkannya kepada kami, dan Hisyam menambahkan dari 


ayahnya dari Abu Humaid mengatakan: 'kedua telingaku mendengar dan mataku 
melihatnya, ' dan mereka menanyakan kepada Zaid bin Tsabit bahwasanya ia mendengarnya 
bersamaku, sedang Az Zuhri tidak mengatakan: "telingaku mendengar lenguh'. 


Bab: Mengangkat budak sebagai pejabat dan pegawai 


- 2 و‎ 2. Pa 2 2g ر ر ?- 2 ر ر عدا‎ 
3 si AA Ehi Z KE Sa en Kis Was 


للوبن 


LA 


SB sN ie AL EN كَانَسَالِمْ مَوْلَ‎ NGANGGEN ge 


kaan 3 AE Ny وء عمو اپو‎ SEA api Gaming laga ا‎ 9 


6640. Telah menceritakan kepada kami Ustman bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij, bahwasanya Nafi' 
mengabarinya, bahwa Ibnu Umar radliallahu 'anhuma mengabarinya, Salim maula Abu 
hudzaifah pernah mengimami orang-orang muhajirin kalangan pertama dan sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam di masjid, padahal ditengah-tengah mereka ada Abu bakar, 
Umar, Abu Salamah, Zaid, dan Amir bin Rabi'ah. 


Bab: Meminta saran orang-orang bijak 


AL 2 5. 7 5 5 5 و‎ 2 1G و‎ 
gA 


دكي عرو تو اي GA‏ ولسو تو eá estasia‏ 


P 


ر يم 2 Fa A‏ 8 
حَدَثمَا Ine!‏ نْب أو 


2 


SEA هو از داي لا قري من اذه مٽ‎ Pagi َف‎ ALAN حي‎ Nk aé 


P 
2 
وہ‎ A AA as 6 


SEA AE AA BARIS IS AS AS ANA Nga 
KS AKAN AA A PA Ia ya 


6641. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu uwais telah menceritakan kepadaku 
Ismail bin Ibrahim dari pamannya, Musa bin 'Ugbah, Ibnu Syihab mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku Urwah bin Zubair bahwasanya Marwan bin Hakam dan Miswar bin 
mahkramah keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda ketika sebagian kaum muslimin mengizinkan tawanan 
Hawazin dibebaskan: "Saya tidak tahu siapa diantara kaian yang mengizinkan dan siapa yang 
tidak, maka kembalilah kalian hingga orang-orang yang cerdik diantara kalian mengadukan 
kepadaku." Lantas para sahabat kembali dan orang-orang cendekia mereka mengajak dialog 
internal, lantas mereka kembali menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan 
memberitahukan kepada beliau bahwa semua sahabat lega dan mengizinkan. 


Bab: Larangan oportunis (Jika ketemu penguasa memuji-muji) jika telah pulang 
mengatakan kebalikannya 


7 وم ووم 


UEA JEANS AE ES NASA AS SSS ْم‎ AS 
WUS ASUS Jaten لک جلاف ماک کلم َا خر‎ Ab ذل عل‎ 


6642. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami 'Ashim 
bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, Beberapa orang berkata 
kepada Ibnu Umar; 'dahulu jika kami menemui penguasa kami, kami mengatakan sesuatu 
yang menyelisihi pembicaraan kami ketika kami telah meninggalkannya.' Maka Ibnu Umar 
berkata: "yang demikian kami anggap suatu kemunafikan." 


Ra AB 


A 


BENGANG Perjaka‏ ولا 


g 


a e Siad pe Suei الئاس ذو الو‎ SENI AS Sangka gala عله‎ / 


6643. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits 
dari Yazid bin Abu Hubaib dari Irak dari Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Manusia yang paling buruk adalah yang bermuka dua 
(OPORTUNIS), yang mendatangi kaum dengan muka tertentu dan mendatangi lainnya 
dengan muka yang lain." 


Bab: Memutuskan orang yang tidak menghadiri majlis sidang 


Z 


SAKSI A, 23 خو اشفا‎ Í وام 2م دب كدير‎ WA TA 
حُذِيمَايكفيك‎ Naga TONG WA P SANG) ka sae be LAM 
SS 


6644. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radliallahu 'anha, Hindun binti Utbah 
berkata kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam; "Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit, 
maka aku perlu mengambil hartanya (tanpa sepengetahuannya)!" Nabi menjawab: "ambillah 
yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf (wajar)!" 

Bab: Siapa yang diputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya, jangan ia 
mengambilnya 


0 ا‎ Be en eA Ea SS 


Baen 


TEA 27 Ava AAN AA BAN NS 


A و عله‎ ang 


P 


BIMA AE ena Gasa K5 بعڪ ا‎ AAN تبني‎ 


WS Ag AR قل‎ JÊNG anakan BL lidi 55 P 
6645. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Salih dari Ibnu Syihab mengatakan, Urwah bin Zubair 
mengabarkan kepadaku, bahwasanya Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, 
bahwa Ummu Salamah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarinya dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam; Beliau mendengar pertengkaran di pintu kamarnya, spontan 
beliau keluar menemui mereka dan mengatakan; "Saya hanyalah manusia biasa seperti 
kalian, dan aku mendapatkan pengaduan, siapa tahu diantara kalian lebih pandai bersilat 
lidah daripada yang lain, sehingga aku menyangka dirinya benar (padahal tidak), lalu aku 
putuskan untuknya, maka barangsiapa kuputuskan menang dengan melanggar hak 
saudaranya semuslim, sama artinya aku mengambilkan suluh api baginya, maka silahkan ia 
ambil atau ia tinggalkan!" 


LA عي‎ F ور‎ 
SAN وي‎ rana As ES MA اليو سل‎ 


r 


Me as SS EA TEMAN aa : 3G Sa 


4, 2 G + 3G Pa سے‎ 


AAS Il yag 2g BIS A3 NAS BEN AIA MERA 3 


وي وه وس 


IAI JÊNG A AA NE NG Ga dai NG la AN 
at A Kean Ada Gal لاله صل‎ 
A 


NYANG EEOAE VTE AI راف تا میرم‎ 


6646. Telah menceritakan kepada kami Ismail mengatakan, telah menceritakan kepadaku 
Malik dari Ibnu Syihab dari 'Urwah bin Zubair dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam mengatakan, Utbah bin Abu Waggash melimpahkan kuasa kepada saudaranya, 
Sa'd bin Abu waggash yang isinya: 'anak laki-laki dari budak perempuan Zam'ah adalah 
bagian dariku (anakku), maka tolong ambillah." Tatkala penaklukan Mekah, maka Sa'd 
mengambilnya dengan mengatakan: 'Ini adalah anak laki-laki saudaraku, ia telah 
melimpahkan urusan tentangnya kepadaku.” Spontan Abd bin Zam'ah berdiri 
menghadapinya seraya berujar, 'Bahkan ia adalah saudaraku dan anak laki-laki dari hamba 
sahaya ayahku, ia dilahirkan di kasurnya, ' keduanya lantas melaporkan kasusnya kepada 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Sa'd bin Abu Waggash kemudian mengatakan: 'Hai 
Rasulullah, ia adalah anak laki-laki saudaraku yang telah ia limpahkan wewenangnya 
kepadaku.' Abd bin Zam'ah tak mau kalah seraya mengatakan: 'Bahkan ia adalah saudaraku, 
dan anak laki-laki dari hamba sahaya ayahku, ia dilahirkan di kasurnya.' Lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "dia milkmu wahai Abd bin Zam'ah, " kemudian 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Anak adalah pemilik ranjang, dan pezina 


harus dihukum dengan batu (rajam), " kemudian beliau bersabda kepada Saudah binti 
Zam'ah: "Berhijablah engkau daripadanya!" karena ada kemiripannya dengan Utbah, 
sehingga anak laki-laki dari hamba sahaya Zam'ah itu tidak melihat Saudah selama-lamanya. 


Bab: Hukum masalah sumur dan lainnya 


KERA éis 55 yaa GEN EA KE Naa AN GS 
V3 303 proses ya u قا‎ 


La‏ و 


AN MANA LS JASANYA Gatak aké pa c 
KAN 2 ر م‎ ntar NG Iu, 03 57 م‎ 
Paparan NGABA N Sin Jasa 35 نهم ففال فيدر‎ MANA FTA! 


23» 272 A 


KIM AS و‎ Hina ella KA AAA Ea KAT Ki 


6647. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Nashr telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dan Al A'masy dari Abu 
Wa'il mengatakan, Abdullah mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Tidaklah seseorang bersumpah dusta dengan tujuan merampas harta orang lain dan dia 
bertindak zhalim dengan sumpahnya itu, kecuali ia akan bertemu Allah dan Allah dalam 
keadaan murka terhadapnya, " kemudian Allah menurunkan ayat "Sesungguhnya orang- 
orang yang membeli janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit" (OS. 
Ali'lmran.77), kemudian Al Asy'ats datang ketika Abdullah sedang menceritakan kepada 
mereka, dan mengatakan: sebenarnya ayat itu diturunkan kepada saya dan seseorang yang 
kuajak bersengketa tentang sebuah sumur, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "apa kamu punya bukti?" "TIDAK" Jawabku. Nabi bersabda: "kalau begitu, 
suruhlah lawan sengketamu bersumpah!" maka Abdullah mengatakan: 'Kalau bukti sekedar 
sumpah, tentu dia akan bersumpah. Lantas turunlah ayat: 'Sesungguhnya orang-orang yang 
membeli janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang sedikit....sampai akhir ayat ' (OS. 
Ali'lmran.77) 


Bab: Keputusan dalam sedikit harta atau banyak, sama 


ER DEN EA PN EAA رالانا‎ icis 


lR Pt A Pa ع‎ 7 

Hg Pnb elade a a AT NGABA EU SAKA أخبرنّه‎ 
اخس‎ NBA asi بع‎ ar AIA GAMBAR sate وَإِنَّهُ‎ SEGA JS 
WEI TE Pe MUA مسل و‎ ja Naah ab GAS 

6648. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwasanya Zainab binti Abu 
Salamah mengabarkannya dari ibunya, Ummu Salamah mengatakan; Pernah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam mendengar gaduh percekcokan di pintunya, lantas beliau menemui mereka 
dengan mengatakan, "Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian, dan sengketa diadukan 


kepadaku, dan bisa jadi diantara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang 
lain sehingga aku memenangkannya dan aku mengira dirinya yang benar, maka siapa yang 
kumenangkan dengan melanggar hak muslim lainnya, itu adalah sundutan api, silahkan ia 


pu 


mengambil atau tinggalkan! 


Bab: Imam membeli harta dan barang-barang seseorang yang salah langkah 


PENS Jaa SAS Jin ASASI NS Aoa | Da‏ بن كُهَيَلِعَنْ عَطَاوِعَنْ جَابر 
BEA BEN 1353 D‏ م یکن 


D - < 2a 22 6 

fah Ja IA KOES Ja 
6649. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada 
kami Salamah bin Kuhail dari 'Atho' dari Jabir bin Abdullah mengatakan, Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam mendengar informasi ada seorang sahabat membebaskan 
budaknya dengan cara mudabbar, padahal ia tidak punya harta selainnya, lantas Nabi 


membelinya seharga delapan ratus dirham, kemudian beliau kirimkan hasilnya kepadanya. 


Bab: Kritikus, jika tak mengenal persis keadaan yang dikritik, maka kritikannya tidak 
usah digrubis 


PA NG JG SAWALA SIS da Mei Pe دكت كوت ف‎ 
Z zZ 


3 Pe sáa eg 326 aa Pat; NAN SEN Pp ae رضي‎ 
KAG a áva sayana ANG SA SAS JB Gas JL) 
SS NABI Ah Ale Nad 6) 53 SA) 


6650. Telah menceritakan kepada kami Musa bin ismail telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin dinar mengatakan, aku 
mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma mengatakan; Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam mengutus sebuah ekspedisi dan mengangkat Usamah bin Zaid 
sebagai panglimanya, kemudian kepemimpinannya dicela habis-habisan oleh para sahabat 
ketika itu, maka Nabi langsung menegur; "Jikalau kalian mencela kepemimpinanya, dahulu 
kalian juga mencela kepemimpinan bapaknya, demi Allah, dia sangat ideal memegang 
kepemimpinan, dan sungguh ayahnya (Zaid bin haritsah) termasuk manusia yang paling 
kucintai, dan dia (Usamah bin Zaid) termasuk manusia yang paling kucintai sepeninggalnya." 


Bab: Al-aladd alkhasmu ,ialah yang tidak berhenti bermusuhan 


4 ق ر و د وو e‏ و س ۶ هه 
حدثتامسدد e‏ سيد PETA TAN ENG AP Sila BPN‏ 
sA‏ - ب 

2 SE? A 


Ka NYANG) eA سكم بق‎ ae ل اله صل‎ SSS 


A 


6651. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
bin Sa'id dari Ibnu Juraij, aku mendengar Ibnu Abu Mulaikah menceritakan dari Aisyah 
radliallahu 'anha, ia mengatakan, Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Manusia 
yang paling dibenci Allah adalah yang keras kepala dan suka membantah." 


Bab: Jika hakim memutuskan dengan kezhaliman, menyelisihi ahli ilmu, maka 
keputusannya tertolak 


7 
- 


JAE as Ma SS MASA DA 


SEA AR a 
a SINA ka ALA AA 


A WA 2 0 Ang و‎ Ti - 75 - cl {> ور‎ 
Kaba Ja ISSI SF Janda NA 
عو ىه‎ 


Sg MN AA A قوق ايقن‎ PEKAK naa JÊG MJ 
لیر مركي‎ NE ALAN AI Pa sega í 
6652. Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazaq Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ibnu 
Umar, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Khalid -lewat jalur periwayatan lain-Dan 
telah menceritakan kepadaku Abu Abdullah Nu'aim bin Hammad telah menceritakan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari 
Ayahnya, mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Khalid bin Al Walid ke 
Bani Judzaimah yang lidah mereka belum fasih mengucapkan ASLAMNAA (kami masuk 
Islam), sehingga mereka ucapkan; 'ASHBA'NA' (yang arti secara harfiah kami menganut 
agama shabiiyah, padahal maksud mereka ASLAMNA), sehingga Khalid terus membunuh dan 
menawan dan menyerahkan tawanannya kepada masing-maing kami, dan menyuruh 
masing-masing kami untuk membunuhnya, maka kukatakan: 'demi Allah, saya tak akan 
membunuh tawananku, ' dan tak seorang pun sahabatku membunuh tawanannya. Maka 
kasus ini kulaporkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau berujar: "ya Allah, 
sesungguhnya aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid bin Walid" (beliau 
ulangi ucapannya dua kali). 


Bab: Imam mendatangi sebuah kaum lantas mendamaikan 


rg 


WIBE Jae ain aan بو حازم الْمَدَيُ‎ ARAH 
ت صلاة‎ gas NG WA الظهر م‎ jab saé DI ANIES, é 

NA A Naela gala BIA ARA SANA بال وَأَكَامَوَآمَ‎ Hai 
بكر إا‎ Se Sasa SINGA agak حلفأ بكر‎ NG 


A 


KALA CS 


2 
NGE 


Pa 2 5 22 

45, las f و | >> > چ‎ - 3 -4 i a77 مو‎ KA Ba sf < A 

حلفي ESA DNAN‏ حَتَى يَفْرٌ ع فلمَارََى التَصَفِيح لا IS PLASA‏ صل الله 
LA LA‏ 


KEN NG hama Toro سای‎ el No اہ ال‎ Bas A 
93 p z 00 A 
بيده وَلبثابو‎ G Sl Gara a Saga aa وما‎ ah gas 


r 


5 1 Z = Z 2 
3G YA 5 1م اراءع‎ KO و رر رر‎ cg TS 03 24 12 Ana agan 4 
صل الله‎ IS Gada AKAN شى‎ raa a bo II 33 الله على‎ MA aab 
SE ی فلمارا یا‎ E 2 قول‎ Pa 


u Kiu صلا قال‎ BET MEN la pal صل‎ AN Pee IE di a 
- 3 . w . i 
ala 5J فضى نه‎ o” Ta b Abe تقدم فصلل‎ Ba a 
2 
; 


r 


ros Ts Pe FF NG A o ENIR AE AN A 
SISA bo GAN ii ب نأي‎ YES NG Land SVA مَأ ت‎ a 
5 75 2 A 22 ae A - م ر هم‎ g 
BEE a an TA LAS e UNG ka 5 
6653. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad telah menceritakan kepada kami Abu Hazim Al Madani dari Sahal bin Sa'd As Sa'idi 
mengatakan; ketika terjadi peperangan antara bani 'Amru, berita ini sampai kepada Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, maka beliau shalat zhuhur kemudian mendatangi mereka untuk 
mendamaikan sesama mereka. Tatkala tiba shalat ashar, Bilal mengumandangkan adzan dan 
iqamat. Lantas beliau perintahkan Abu bakar untuk mengimami orang-orang. la pun maju 
mengimami. Selanjutnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam datang sedang Abu Bakar tengah 
mengimami. Nabi menerobos barisan hingga berdiri di belakang Abu Bakar, dan terus melaju 
hingga tepat di shaff (barisan) setelah Abu Bakar. Kata Sahal, saat itulah para sahabat 
menepukkan tangan kanannya diatas punggung lengan kiri (tashfiih) sebagai pertanda Rasul 
di belakangnya. Adalah kebiasaan Abu bakar jika telah menunaikan shalat, ia tidak menolah- 
noleh hingga selesai, maka tatkala beliau melihat tashfih terus dilakukan tanpa henti, dia 
menoleh dan melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berada di belakangnya. Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memberi isyarat kepadanya agar meneruskan shalatnya dengan 
tangannya dan mengisyaratkan dengan tangannya sedemikian. Abu Bakar meneruskan 
shalat beberapa saat, memuji Allah atas ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian 
dia berjalan mundur, dikala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat yang demikian, Nabi 
maju dan mengimami orang-orang. Selesai beliau menunaikan shalatnya, beliau 
mengatakan: "Hai Abu bakar, apa yang menghalangimu ketika aku memberi isyarat 
kepadamu, namun engkau malah tidak melanjutkannya?" Abu bakar menjawab; "Tidak 
pantas bagi Ibnu Abu Ouhafah mengimami Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." Kemudian Nabi 
bersabda kepada para sahabat: "Jika kalian ragu ketika shalat, hendaklah yang laki-laki 
mengucapkan tasbih, sedang jika perempuan menepukkan tangan (tashfiih)." 


Bab: Sekretaris hendaknya terpercaya dan cerdas 


“f. IM 
2 AE شمًا ی دی ۔ ال‎ MENAHAN MANI AA KE 


. 
AT - — 
> Z 


Asu TAG > كو‎ Rlar Aa? رمي ب‎ -AÅ 2 rang D رعو‎ ZLAR a م ل‎ 7< 
آتاني فقال‎ gae) بكر‎ ase PA JAN YAI SG AO قال بعت‎ an 


Z 9 ر‎ Z 
WENG TAi Pra A PREE AE ا ر‎ g LN وي ير ده‎ EETA 


GAA a ا 2 ور‎ NG TAAT وو٤‎ ANI ITA ا > ر‎ 
ل الله‎ gan pakan ea أفعل‎ ES Bu AN بِجَمّع‎ Ga أرَىأنَ‎ AS ان‎ BBI 
A A mg 


Naa Ageda Sena peda gi 33 Nasa 2 
Sada OA KA AN ka KATA HD BG Ta ASN 
NEE سام هكم افر‎ saleh لالصلا‎ AI تكد الو‎ SEN 


22 T 


PAS Lay Aka sn Kake BLS CI JR a Jaa 


FA Peda 287 z TEA قال ابو بكر هو‎ laga 54 ZA AN AN يَفْعَلَهُرَسُو‎ DES 
4 Tete 


AN Asas AB NG Aele iról AI 
زفقو كن‎ uban aaa وو‎ LN yak ÁSTA 


pn A َو‎ KT A pe A ar 4 
CSS رتاو‎ ARA واي‎ | 


2 واد 1.2 br ANI‏ ر sah‏ ل AI‏ وو a Aa‏ ر اھا ویر 2 
الصحفء ایی ب ار حياته تی تو D Ia‏ 


SAN pas SEN BUN Yk z sasa قال‎ ab lha ha 


6654. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidullah Abu Tsabit, telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin sa'd dari Ibnu Syihab dari Ubaid bin Sibag dari Zaid 
bin tsabit mengatakan, Abu bakar mengutus seseorang menemuiku karena banyaknya 
korban yang gugur pada perang Yamamah, ketika itu Abu bakar bersama Umar. Abu Bakar 
berkata: 'Umar mendatangiku dan mengatakan, 'Korban perang telah meluas pada perang 
yamamah hingga merenggut gurra' (penghafal) alguran, dan saya khawatir jangan-jangan 
dengan meninggalnya gurra' alquran di banyak tempat, mengakibatkan sekian banyak ayat 
guran akan menghilang, dan saya berpendapat jika engkau perintahkan untuk 
mengumpulkan alguran." Maka Saya menjawab: 'bagaimana aku lakukan sesuatu yang 
belum pernah Rasulullah lakukan? ' Umar kontan mengemukakan pendapatnya, 'Demi Allah, 
ini adalah suatu kebaikan, ' Umar tiada henti-hentinya mendorongku untuk melakukan 
pekerjaan ini, hingga Allah melapangkan dadaku untuk melakukan pekerjaan yang dada 
Umar telah lebih dahulu dilapangkan terhadapnya, dan aku sependapat dengan pendapat 
Umar.' Zaid mengatakan, Abu Bakar berkata: 'Sungguh engkau adalah laki-laki yang masih 
muda, cerdas, dan kami sama sekali tidak menyangsikan kemampuanmu, sebab engkau 
sudah terbiasa menulis wahyu untuk Rasulullah. Maka susurilah alguran (yang masih 
terpencar-pencar) dan kumpulkanlah.' Maka Zaid menjawab, "Demi Allah, sekiranya Abu 
bakar menugasiku untuk memindahkan sebuah gunung, itu tidak lebih berat bagiku daripada 
menugasiku untuk menghimpun alguran. Maka aku berkata, 'Bagaimana mungkin anda 
berdua melakukan sesuatu yang tidak pernah di lakukan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam? ' Abu Bakar menjawab; 'demi Alllah, pekerjaan ini adalah 
kebaikan." Tiada henti-hentinya Abu Bakar memotivasi pertimbanganku hingga Allah 
melapangkan dadaku untuk melakukan suatu hal yang Allah telah melapangkan dada Abu 
Bakar dan Umar untuk melakukannya. Dan aku sependapat dengan keduanya, maka 
kutelusuri alquran yang terpencar-pencar dan kuhimpun dari pelepah, kulit, tembikar, tulang 
dan dada para penghapal, dan kutemukan di akhir surat at taubah ayat yang berbunyi: "Telah 
datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kamu sendiri,,,, hingga akhir ayat (OS. Attaubah 


128) bersama Khuzaimah atau Abu Khuzaemah, sehingga aku masukkan dalam suratnya. 
Kemudian shuhuf (manuskrip pencatatan asli alguran) ini berada di Abu Bakar ketika 
hidupnya sampai Allah mewafatkannya, kemudian keberadaan shuhuf ini pada Umar 'azza 
wajalla semasa hidupnya sampai Allah mewafatkannya, kemudian pada Hafshah binti Umar.' 
Muhammad bin Ubaidullah mengatakan: maksud al likhaf ialah tembikar (tanah liat yang 
dibakar). 


Bab: Keputusan hakim kepada pegawainya dan gadhi kepada kepercayaannya 


Ai ماعنا‎ Ada ier fo AN A O E 


2 GA 


ban BAGS جالين‎ ia نها‎ e 


و 


uras naa مُحَيَصَهأ‎ Ai MEA Aga siya MEA kans anta 
BS Saa KAS IE APE IE EA Sa sedani sa 
Sa SB HA AG هوا‎ yA PA AN gm JG 
SE Lapan Bina Ai 
GO ابر‎ ja NG pasa ke NG SU AJA as 


kas daka sad EN AI رسو‎ AB na سام‎ AM سول الو صل‎ 
ra TANI قال‎ 2 4 5 A ا و ر‎ 
3 aa MAHA NA حبك‎ Less AAL 535 alsó NENES 12132 


r 2 


BETUL Elena apl SA gen GN enak ang AS 
8 [472 21 2 4 ind 


6655. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Laila -lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami Ismail 
telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu Laila bin Abdullah bin Abduurrahman bin Sahal 
bin Abu Khatsmah, ia dan beberapa pemuka kaumnya mengabarinya, bahwa Abdullah bin 
Sahal dan Muhayshah berangkat ke Khaibar karena musim paceklik yang menimpa mereka, 
lantas Muhayshah diberi kabar bahwa Abdullah terbunuh dan di hempaskan begitu saja di 
sebuah mata air. Maka ia datangi kaum yahudi dan mengatakan: 'Hei, kalianlah -demi Allah- 
yang telah membunuhnya! ' Mereka menjawab: 'Kami tidak membunuhnya, demi Allah." 
Kemudian Muhayshah pulang hingga ia temui kaumnya dan ia ceritakan kasusnya kepada 
mereka. la temui kaumnya bersama saudaranya, Huwaysah yang usianya lebih tua 
daripadanya, dan Abdurrahman bin Sahal. Muhayshah kontan ingin bicara -karena dialah 
yang pergi ke Khaibar--, namun Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menegur Muhayshah: 
"hendaklah yang lebih tua, hendaklah yang lebih tua" yang beliau maksudkan adalah 
umurnya. Maka Huwayshah -kakak Muhaysah-berbicara, kemudian baru diteruskan oleh 
Muhayshah. Lantas Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Adakah mereka ingin 
membayar diyat sahabat kalian ataukah mereka ingin mengumumkan perang?" lantas 


“eat 


Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berkirim surat kepada mereka, dan mereka pun 
memberi balasan bahwa;  'kami tidak membunuhnya. Lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata kepada Muhayshah, Huwayshah, dan Abdurrahman bin 
Sahal; "Bagaimana kalau kalian bersumpah dan berhak menuntut darah kawan kalian?" 
mereka menjawab: 'tidak'. Nabi lantas mengatakan: "bagaimana kalau kaum yahudi itu yang 
bersumpah untuk kalian?" Mereka menjawab: "mereka bukan muslimin." Selanjutnya 
malahan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam yang membayar diyatnya dari miliknya sendiri 
sebanyak seratus ekor unta hingga dimasukkan kekandang. Sahal berkata, 'seekor 
diantaranya ada yang menyepakku.' 


Bab: Bolehkah seorang hakim mengutus seorang saja untuk mencermati urusan? 


KATA, 


ME 353 BA عبد العا‎ Aa PA ea ي ذم‎ er 
بَيّسَنَا‎ gaib Go LT POP ANAS SNI يقال ارَسُو‎ ANENG gd 
SBI Mai ALI BR ne Lg, 


ات a -b Aa rentetan A, PAN KA Az‏ مد AN‏ ےر و 
Ot ab aa ana SNP AG‏ ا ل 


LUNA KANGA ME CAK Gara ina سم‎ pad ANDA NAH 
PENA alga ali AJENG Ja AS KING ENG a E ماك‎ E 
Wa 


6656. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 
Dzi'b telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Ubaidullah bin Abdillah dari Abu 
Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani mengatakan, seorang arab badui (nomade) datang 
dan mengatakan: 'Ya Rasulullah, putuskanlah diantara kami dengan kitabullah! ' Lantas 
berdirilah lawan sengketanya seraya berujar: 'ia benar, putuskanlah antara kami dengan 
kitabullah.' Si arab nomade (pedusunan) lantas mengatakan: 'Anakku adalah pekerja orang 
ini, lantas ia berzina dengan isterinya, lalu mereka mengatakan, 'Anak laki-lakimu harus 
dirajam! ' Maka kutebus anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang hamba sahaya, 
kemudian aku bertanya kepada ahlul 'ilmi, dan mereka mengatakan: 'anakmu harus didera 
seratus kali dan diasingkan selama setahun.' Kontan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Sungguh akan kuputuskan kalian berdua dengan kitabullah, adapun hamba 
sahaya dan kambing harus dikembalikan kepadamu, dan anak laki-laki didera seratus kali 
dan diasingkan selama setahun, adapun engkau wahai Unais (lengkapnya Unais Al Aslami), 
temuilah si wanita dan rajamlah!" Unais bersegera menemui si wanita dan merajamnya. 


Bab: Juru penerjemah hakim, bolehkah juru penerjemah hanya seorang saja? 


Depa‏ عَبَْدا 


KENANGAN NAN A A 


LA‏ و 


JA Ji ga Dea > AAA Hn ga ge 1‏ مقر څا 


en 


A A 


0t 


ONE‏ كَذَبَنِي CAE ENEH, 3G HIS‏ انما تقو ا 
4 ضِع قَدَمَىَ KE‏ 
Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib‏ .6657 
dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah, bahwasanya Abdullah‏ 
bin Abbas mengabarkannya, Abu Sufyan bin Harb mengabarkannya, bahwa Heraqlius‏ 
mengutus seorang utusan kepadanya ketika ia bersama rombongan Quraisy, kemudian‏ 
mengatakan kepada juru terjemahnya; 'Katakan kepada mereka bahwa aku akan bertanya‏ 
kepada orang ini (Abu Sufyan), jika dia mendustaiku maka dustakanlah dia, ' lalu Abu Sufyan‏ 
mengemukakan pembicaraannya,, kemudian Heraklius berkata kepada juru bicaranya;‏ 
'katakan kepadanya (Abu Sufyan), sekiranya apa yang kamu katakan benar, niscaya dia‏ 
(Muhammad) akan menguasai hingga kedua telapak kakiku ini.'‏ 


Bab: Imam mengevaluasi pegawainya 


E AN 7 کرو‎ ap Ea ex 2 24 ر ر‎ A ا‎ 
َنأ ي حير الس اعِ دي أنَالنَبِيَ صل الله‎ AE Gor na Lam Uas si AG كيدا‎ busa 


Z 
س‎ PA a11 27 


Assai feá AN, obide ioak 


2 


Naa NAN قال رول‎ esai GAS Sea 


KAA A Ir Apar اه‎ Gaes AT جنشت‎ 
PANE 222% AMES T- PBB AA P ر‎ 
P A Ag و‎ Z 2 4 


ل 


Papa - - 
ka - 


KAN 
N 


5 


حَنَّى تََتِيَهُهَدِيتهُِنَ KA Gn DUA Sih SA BEE‏ حه إلا جاء اله 


و < 


BIPA NA SU و بم رة‎ 127 33) aa أ جل‎ GG Peak p Pet 


b 
Z 2 


NG 


5 و‎ 
سو‎ - ya 1 
A A Ni .1 د‎ NGÊS, WA و‎ 
7 د‎ DO يديه حتىر يس‎ 
P 


6658. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah mengabarkan kepada kami 
'Abdah telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abu humaid as 
Sa'idi, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan Ibnul Atabiyah untuk 
menghimpun sedekah bani Sulaim. Tatkala ia mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam dan Rasulullah mengevaluasinya, ia mengatakan; 'Ini bagian untukmu dan ini 
hadiah untukku.' Spontan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "tidakkah jika 
engkau duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, maka apakah akan datang hadiahmu 
kepadamu jika memang engkau jujur." kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
berdiri dan berpidato kepada manusia, beliau memuja dan memuji Allah, kemudian 
mengatakan: 'Amma ba'du. Sesungguhnya saya mempekerjakan beberapa orang diantara 
kalian untuk urusan yang Allah menguasakannya kepada saya, lantas salah seorang diantara 
kalian mengatakan ini bagian untukmu dan ini hadiah untukku. tidakkah jika dia duduk saja 
di rumah ayahnya dan rumah ibunya, maka apakah akan datang hadiahnya kepadanya jika 


memang dia juju... Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu 
yang bukan haknya, melainkan ia menghadap Allah dengan memikul barang yang 
diambilnya, ketahuilah, aku tahu ada seseorang yang menghadap Allah dengan memikul 
untanya yang mendengus, ada yang memikul sapinya yang melenguh, ada yang memikul 
kambingnya yang mengembik." kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga 
terlihat putih kedua ketiaknya. 


Bab: Tim imam dan tim musyawarahnya hendaklah bukan dari kalangannya saja 


KN‏ خم تاا و هپ PIA‏ نش ڪن ان KANAN‏ ري 
MEA KAL Ng 3 E DIAN 3‏ 


2 
A 


Nak b getas NE EM Leman, Sa بطاد‎ 


A 
x r 


aa AA POR Kala Je dls 


2 22 ia 


Kaz 0 LAN £ hu Ns 2 MEI 
1385 A3 III SAN SATA عن اله ي حدنن‎ Laki 7 a JG gaia 
Ra AA و ےار‎ LI E ga 3 ko عو ر‎ £b, 2 24 NAH (E 
NANG AH الزّهْرِيٌ حَدَئْنِي أَبُوسَلْمَهَعَنَأي هِرَيرََعَنَالتَبَيَصَل اله‎ LN 


Pad 


A Papa موه ر‎ Fa و و ا رو ات م‎ P F, LR CEY LI 22 Stan -2 
حَدَدْنِي صقو ان‎ pa JUGA) سمي قۇ‎ LS kakang an 


4 


aya AT الله‎ Je Ka 4 BLS AN EA NE 


6659. Telah menceritakan kepada kami Ashbagh telah mengabarkan kepada kami Ibnu 
Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Sa'id 
Al Khudri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah Allah mengutus seorang 
Nabi atau mengangkat seorang khalifah selain ia mempunyai dua kubu, kubu yang 
memerintahkannya kebaikan dan memotivasinya, dan kubu yang menyuruhnya berbuat 
keburukan dan mendorongnya, maka orang yang terjaga adalah yang dijaga Allah ta'ala." 
Sulaiman mengatakan dari Yahya telah mengabarkan kepadaku Ibnu Syihab dengan hadist 
ini, dan dari Ibnu Abu 'Atig dan Musa dari Ibnu Syihab hadits yang sama, sedang Syu'aib 
mengatakan dari Az Zuhri telah menceritakan kepadaku Abu Salamah dari Abu Sa'id... 
seperti hadits diatas. Sedang Al Auza'i dan Mu'awiyah bin Salam mengatakan, telah 
menceritakan kepadaku Az Zuhri telah menceritakan kepadaku Abu Salamah dari Abu 
Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Sedang Ibnu Abu Husain dan Sa'id bin Ziyad 
mengatakan, dari Abu Salamah dari Abu Sa'id,,, seperti hadits diatas,, dan Ubaidullah bin 
Abu Ja'far telah menceritakan kepadaku Shafwan dari Abu Salamah dari Abu Ayyub 
mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu "alaihi wasallam. 


Bab: Bagaimanan Imam membaiat orang-orang. 


PA - A 4 PA A Z 
KA 7 ا‎ e Ara A AB SAT BANG 70 و ورور و‎ NANG wa MK 
سَعِيدٍ قال أخبريي عبَادَة بن الو لي خبري أي عن عبادة‎ ab عن‎ MU حَدَثْمَا إسماعيل حَدثني‎ 


PA 


بن AA Na ÊN‏ رسو ANG‏ صل SAN 5 kak An AAN GE ANE‏ 0 أن 
rak A sen - 1‏ ر ra KEN ITT tr Esr KAN A‏ 
SESI ANE EN‏ مأو gr LIS‏ 


6660. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya 
bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 'Ubadah bin Al Walid telah 
mengabarkan kepadaku Ayahku dari Ubadah bin Ash Shamit mengatakan: 'kami berbai'at 
kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk mendengar dan taat, baik ketika giat 
(semangat) maupun malas, dan untuk tidak menggulingkan kekuasaan dari orang yang 
berwenang terhadapnya, dan mendirikan serta mengucapkan kebenaran dimana saja kami 
berada, kami tidak khawatir dijalan Allah terhadap celaan orang yag mencela." 


يي مه و داس 159 2 وو و FA‏ ,159 رر ار KA‏ د ر و و بر - Ta‏ 
AE NS‏ بن عل PASS‏ الحار ث EKA as‏ اذ رضي SIG PLAN‏ 
م و 2 کر ہ > اميس | سس اعرسم ع اقم ل PL NG Bi na en MEA‏ 
bai gala jalal‏ ركو المَها جر و DEKAN ANIS GANG a AN‏ 
اڵ خرَةقَاعُفْر PESAN gagi ANG P3 ga aa ir‏ الْجِهَادِمَابَقِيمَأَبَدَا 


6661. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Khalid 
bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas radliallahu 'anhu: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam berangkat di suatu pagi yang dingin sedang kaum muhajirin dan 
anshar sedang menggali Khandag (parit), lantas Nabi melantunkan sebuah bait syair: "Ya 
Allah, sesungguhnya kebaikan sejati adalah kebaikan akhirat, maka ampunilah kaum anshar 
dan muhajir." Serta merta para shahabat menyahut dengan bait syair: "Kita adalah yang 
berbai'at kepada Muhammad untuk jihad sepanjang hayat." 


LA 
1 rel 
7س‎ 25 TA 2و وو‎ 


ر ANG Da Ce‏ و و < 7 272 52 ےر 
ANE Usa‏ يو سف | خم نامال ك عن عبد اله بن ديتار ERA ES‏ رضي | 


KN 2a سن ر ا قرع ی و کا ا‎ a AS 
24. | 7 Il II ya معو الطاعَة‎ EN GE sale اله صل‎ gan Lag GI US قال‎ 


6662. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma mengatakan: kami 
ketika berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk mendengar dan taat, 
beliau mengatakan kepada kami; "Semaksimal kemampuan kalian." 


اور و ور 
لله ع 


کاش 45 AA UYA‏ 2 ء SAS LATA ANG ANA‏ رثات ےہ کت ا حك 


2 


0 TA 243 0 20 7 م‎ 0 2 Z 7 w NX 20 ر‎ A 
Kn المَلِكِأمِير المومنين على‎ aE AEN gga da PETI AS JELAS الاس على‎ 
A Ar pr P P A A A Ar WA . A ai 4 P 


6663. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar mengatakan, aku pernah 
menyaksikan Ibnu Umar ketika orang-orang berkumpul kepada Abdul Malik, ia mengatakan 
dengan menulis, "Saya ikrarkan untuk senantiasa mendengar dan taat terhadap hamba Allah 
Abdul Malik amirul mukminin diatas sunnatullah dan sunnah rasul-NYA semaksimal 
kemampuanku, dan anak-anakku mengikrarkan yang sedemikian ini." 


A وام‎ 


2 LINE ADEGAN YG ا ع‎ PSM AN ا‎ 


a Aan SA Kn Jala ya PLAN 
6664. Telah menceritakan kepada kami Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar dari Ay Sya'bi dari Jarir bin Abdullah, 
mengatakan, aku berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk mendengar dan 
taat, lantas beliau menemui aku seraya mengatakan, "Semaksimal kemampuanmu dan 
untuk menasehati sesama muslim" 


A 


Ta SE GANGGA ديار‎ ANA a ABA حرا‎ Sg BA NA 
عه‎ Pah. Li كىن‎ WA 2 £ P EA Pa و‎ A -4 zé 20 
يدؤم أشن للع‎ Mn الْمَلِك كب اليه عبد اله ُء‎ 
Cg PPA IAEN م‎ ÉAN D AN 
قرو‎ A رص‎ pr A Padi 4 A ge A g 


6665. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Dinar mengatakan, 
ketika orang-orang berbai'at kepada Abdul Malik, Abdullah bin Umar berkirim surat; "kepada 
hamba Allah, Abdul Malik amirul mukminin, aku berikrar untuk mendengar dan taat kepada 
hamba Allah amirul mukmin diatas sunnatullah dan sunnah rasul-NYA semaksimal 
kemampuanku dan sesungguhnya anak-anakku telah mengikrarkan yang demikian." 


D 000000 FLA bo Ga) 
6666. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Hatim dari Yazid bin Abu Ubaid mengatakan, saya bertanya kepada Salamah; Untuk apa 


kalian berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dihari Hudaibiyah? ia menjawab, 
untuk menyongsong kematian. 


Lan UAR LA KIE Aan ير‎ zA SEA e ا‎ 
EN Sara NGALANG هط الذي‎ NG E ai 


A 542 


i 3 D atas الى‎ 


SA عَبَدِالوَ من حَتَّى‎ ENYA امد‎ NGENEM DNA LS 


A2 رو‎ AB. KAP DN AN Pi an takan ana 4 ر‎ 
Mas 5) JA MAE IG gazie Uas هطو لا‎ NAS A Nali 


Gar g 


Naa 734 LINA 72 2272% 5 E 2 rap A‏ ورو 2 مهم ر 2 رو 

DM ر ^ لر م.‎ 2 4 LAZ 2 AD a R Lar G 1 2 0 5 > 
ام‎ Re & 7 A : - IN ee 2 PAS Cet | Pia sg 17 

ASIN BE LEE adil BULE NGING هج مِنَّ اللَيّل قَصَرَبَالْبَابَحَنَّى اسَْيََظْتٌ‎ 


Z 


Pena ES, NIS EA GUS EMAS Il BSA 


PERASA س و‎ Pd م او‎ A Mn jan 2 و‎ BANGGA کو‎ DN م‎ a 
Z 
WE 


aa fa) 1 GA kel pina) $ bê jal 6 0 AGYA NGA NGA Jê íl 

e { A a Kg AZ Eo ny 2 9 Aa an Sa Ga 
NASI LSN NS إلى من‎ IA Kl عند‎ RIS أو‎ 
SIS NA IKEA AAN gan MSN SE ENI 


z 
A م‎ 


سا و ر A‏ 7 ري م و » ر Pn‏ - م ع ر ر 97 
ikan YAA a AS 76538‏ قال ÉA GEAR‏ 

A z7? 2 PA Pd 2g مر‎ 9 
NANGIS 3 UAN PENA SR يع عبد الو‎ 3 AAA 54) رسو‎ GA 
MATANE] 

6667. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma`, telah 
menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Malik dari Az Zuhri, bahwa Humaid bin 
Abdurrahman mengabarinya, bahwa Miswar bin Makhramah mengabarinya; beberapa 
orang yang diserahi Umar untuk memegang mandat berkumpul dan bermusyawarah. 
Abdurrahman berkata kepada mereka; 'aku bukan bermaksud menyaingi kalian dalam 
masalah ini, namun jika kalian berkenan saya akan memilih (seorang pemimpin) untuk kalian 
dari kalian sendiri, ' maka mereka limpahkan wewenang itu kepada Abdurrahman. Ketika 
mereka sudah menguasakan urusannya kepada Abdurrahman, dan orang-orang menjadi 
simpati kepada Abdurrahman sehingga aku tidak melihat seorang pun mengikuti yang lain, 
dan tidak pula melangkahi kebijakan Abdurrahman, dan semua manusia sudah simpati 
kepada Abdurrahman, mereka memusyawarahkan kekuasaan itu beberapa malam, hingga 
setelah tiba malam yang pagi harinya kami berbaiat kepada Ustman. -Miswar melanjutkan; - 
Abdurrahman mengetukku setelah malam kian larut, ia mengetuk pintu hingga aku bangun, 
dan ia mengatakan; 'Kulihat dirimu tidur? Demi Allah, malam ini aku tidak bisa tidur nyenyak, 
tolong bertolaklah dan panggilah Zubair dan Sa'd, ' maka aku memanggil keduanya agar 
bertemu Abdurrahman, Abdurrahman kemudian mengajak keduanya bermusyawarah, 
kemudian ia memanggilku lagi dan berujar; 'Tolong panggillah Ali agar menemuiku! ' serta 
merta aku memanggilnya, dan Abdurrahman melakukan pertemuan empat mata dengannya 
hingga muadzin subuh memisahkan pertemuannya. Tatkala dia selesai shalat subuh, dan 
beberapa pemuka itu telah berkumpul di minbar, Abdurrahman mengutus utusan kepada 
hadirin dari muhajirin dan anshar, juga kepada para petinggi militer, yang ketika itu mereka 
bersama-sama haji bersama Umar. Dikala mereka telah berkumpul, Abdurrahman 
menyatakan kesaksian dan berujar; 'Amma ba'd. Wahai Ali, saya telah mencermati masalah 
manusia, dan tak kulihat mereka berpaling dari Ustman, maka janganlah engkau mencari- 
cari alasan terhadap dirimu." Abdurrahman kemudian mengucapkan, 'Saya berbai'at 


kepadamu diatas sunnatullah dan sunnah rasul-Nya serta dua khalifah sepeninggalnya.' 
Selanjutnya Abdurrahman berbaiat kepadanya yang diikuti sahabat muhajirin dan anshar, 
para pejabat tinggi militer dan muslimin secara umum. 


Bab: Berbaiat dua kali. 


PE AIA AE bêngi Pe AJAH‏ ال لكيه وسم كحك الشَّجَرَةٍ 


2725 


BEW 596) Nge SAGIN سول‎ AYAH AK AAN 


6668. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abu 'Ubaid dari Salamah 
mengatakan, Kami berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dibawah pohon, lantas 
Nabi mengatakan: "Hai Salamah, tidakkah engkau berbaiat?" 'Saya sudah pada baiat yang 
pertama ya Rasulullah' Jawabku. Maka Rasulullah menjawab: "lakukanlah juga pada baiat 
yang kedua!" 


Bab: Baiat orang arab badwi (primitif, nomade) 


BULAN بعد اهرضي‎ AE SEN ARA EM AA aa Ag SS 
set م‎ : LEN po NG AAN 


5 


AS a sané ANE 9 NI قَقَالَرَسُو‎ Ar 
ZA 3 مم 2 سا‎ 

PAHA 

6669. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Muhammad 
bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma, ada seorang arab nomade 
(primitive) berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk Islam, kemudian ia 
terkena demam, sehingga ia berujar: "lepaskanlah baiatku" Namun beliau enggan. Si arab 
badui datang kepada beliau lagi dan mengatakan, 'lepaskanlah baiatku! ' Namun Nabi 
enggan, sehingga arab badui tadi keluar. Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 


bersabda: "Sesungguhnya kota Madinah ini bagaikan mesin pemanggang besi yang 
menghilangkan kotorannya dan menyaring yang baik." 


Bab: Baiat anak kecil 
Jit بو‎ NENG بنا يايو ب قال‎ Pera 23 KATA ANE AS HE 
AAN PAM عليه‎ a e Sana po ر‎ 
صلا‎ LAN ISA لاله‎ AGEN هسم‎ AA siaran ريسب بد‎ 
يع آَهْلهِ‎ HERI LA Sa GAES ASN ohh nie ڪيه و سلَم هو‎ 


6670. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Sa'id, alias Ibnu Abu Ayyub mengatakan: 


telah menceritakan kepadaku Abu Ugail Zuhraj bin ma'bad dari kakeknya, Abdullah bin 
Hisyam, yang mana dia pernah bertemu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ibunya, Zainab 
binti Muhammad, pernah membawanya kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan 
berujar: 'Wahai Rasulullah, tolong bai'atlah dia.” Lantas Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "dia masih kecil!" Maka Nabi mengusap kepalanya dan menyembelihkan satu 
kambing untuk semua keluarganya. 


Bab: Berbaiat kemudian menarik kembali baiatnya 


Z TK PA LA 2 2272F ر ر رم لاس م ب‎ 
BN بر‎ AE JANGAN asha TON APA عيذ الوق فوسف‎ Kesra 


DL‏ زح 


Je NAN Sea deg NA Nb ayla Je سول ال‎ 


g 2 


BE AE ANNA NAN Tn tea Jua : Tana 


27 2 


KE Jo NI ANA AS ai بَيعَتِي اى جَاء قال قلنِي‎ e فقال‎ 
abis EE TES كالحكير‎ Kas MI las 


6671. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah, seorang arab nomade 
(primitive) berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk Islam, kemudian si 
arab badui ini terkena demam di Madinah. la kemudian menghadap Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dan berujar: "Wahai Rasulullah, tolong cabutlah baiatku.' Namun 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam enggan. Kemudian si Arab badui datang untuk kali 
ketiganya dan berujar: "cabutlah baiatku!" Namun Nabi enggan, kemudian si arab badui 
datang lagi dan mengatakan, "tolong cabutlah baiatku!" Nabi tetap enggan, sehingga arab 
badui keluar dengan tangan hampa. Lantas Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berujar: 
"Sungguh Madinah ini bagaikan mesin pemanggang api yang menghilangkan kotoran dan 
menyaring yang baik saja." 


Bab: Berbaiat kepada seseorang hanya karena dorongan ambisi hartawi 


ATAN ال‎ hAth AN ENENG 


Sa na ay A ASPEF 
يذو ولام يف‎ abya ولو ا‎ AAM 


A 


bza JANG WANG PA AN SSS AG AA Hak 
ما‎ 


6672. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu hamzah dari Al A'masy dari Abu 
Shalih dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada 
tiga orang yang Allah tidak mengajak bicara pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka dan 
bagi mereka siksa yang pedih, seseorang yang terus membiarkan kelebihan air di jalan untuk 


mencegah ibnus sabil, dan seseorang yang berbaiat kepada imam, yang ia tidak berbaiat 
kepadanya selain untuk duniawi, jika imam memberi yang diinginkannya maka ia 
memenuhinya, namun jika tidak, ia tidak menunaikannya, dan seseorang yang melakukan 
transaksi jual beli dengan seseorang setelah 'ashr, lantas si pembeli bersumpah dengan 
nama Allah, bahwa ia pernah membeli dengan harga sekian-sekian dan itu diberikan, lantas 
si penjual memberikannya (membenarkannya), sehingga si pembeli bisa mengambilnya 
padahal sebenarnya dengan harga tawarannya tak bisa mendapat barang." 


Bab: Baiat wanita 


GAS MAA GAP 4 مانو‎ As Aiou ME 


بو اد rA- Sg SEA SN SENI Sua Sen‏ 29 ا 
Ang MA ea pan Maru PAN Gay ANG‏ 
لمم 4 15 SA in PU KAA HA s‏ 


ا 0 


AA NGANG GE ta MAA AAS هو‎ NIS, TOA هومن‎ 


pi 


áa gs AWYA £ FARE GAL ASASI ASI 


6673. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri -lewat jalur periwayatan lain- Al Laits mengatakan: telah menceritakan 
kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepada kami Abu Idris Al Khaulani, ia 
mendengar Ubadah bin Shamit mengatakan, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berujar 
kepada kami yang ketika itu kami berada dalam sebuah majlis: "Kalian berbaiat kepadaku 
untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak 
membunuh anak-anak kalian dan tidak mengadakan kebohongan yang kalian ada-adakan 
diantara tangan dan kaki kalian, dan untuk tidak membangkang yang ma'ruf, maka siapa 
diantara kalian memenuhi baiatnya, maka ganjarannya disisi Allah, dan barangsiapa yang 
melanggar janji (ikrar atau baiat) nya lantas dihukum di dunia, maka itu sebagai kaffarat 
baginya, dan barangsiapa yang melanggarnya lantas Allah menutupinya (membiarkannya), 
maka urusannya kepada Allah, jika Allah berkenan Allah akan menyiksanya, dan jika 
berkenan ia memaafkannya." maka kami pun berbaiat kepadanya untuk sedemikian ini. 


WA وََعَنعَايسَدَرَضِيَ‎ FEE RN RA VEE Ne DANG 
ENG APA A Dok MA سَلَم يمايم‎ TT KANG 


A 


Kia ANT AN ka GL اله صل‎ AGE AAA 
6674. Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah 
radliallahu 'anha, mengatakan, Nabi shallallahu "alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwasallam 
membaiat wanita cukup dengan lisan (tidak berjabat tangan) dengan ayat ini: 'Untuk tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun....' sampai akhir (QS. Almumtahanah 12) kata 


Aisyah: Tangan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sama sekali tidak pernah menyentuh 
wanita selain wanita yang beliau miliki (isterinya). 


DA 


A 
MEA LANG Man na BELIA SS 


IM 


SBB KA AE AB BA EN A 


P 


“ 
` 
` 
A 


A 
bean PA PA 


TAS Kasi 23 ده‎ WAN ر هَت‎ GA « Ki و‎ 
2 اسك وأا‎ AS Kia TE SN Jis Aa a 513 اشعدتنيو‎ 
yg سي‎ g AL 3 - DA INZA? ر‎ AL 3 

Sa AA 3 Mn SI Gas ga 


6675. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Ayyub dari Hafshah dari Ummu 'Athiyyah mengatakan, kami berbaiat kepada 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam, lantas beliau membacakan ayat: 'Untuk tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun....' sampai akhir(@S. Almumtahanah 12), dan 
beliau melarang kami dari niyahah (meratap, menjerit-jerit atau menapuk pipi ketika 
kematian). Kemudian ada seseorang yang mencabut tangannya dari kami dan mengatakan: 
'wanita fulanah telah membahagiakanku dan aku ingin membalasnya, ' namun Nabi tidak 
mengucapkan apa-apa, lantas si wanita itu terus ngeloyor dan kembali lagi, sehingga tak ada 
yang memenuhi janji setianya (baiat) selain Ummu Sulaim, Ummul 'Ala, anak perempuan 
Abu Sabrah yang ia adalah isteri Mu'adz atau anak perempuan Abu Sabrah, dan isteri 
Mu'adz. 


Bab: Menyelisihi baiat yang telah diikrarkan 


MI late بِرَاقَالَجَاءَ‎ MEN Siá AT حَدَتَاسُفْيَانعَنَ‎ 5 Wa 


TA 


KG, AS SI JUS مَحَمَو‎ 3 2 Ara: Anget MEN PANETT 
EAA PPA “2 NE Bai 
ep ÉS كالحكير‎ N5 


6676. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Muhammad bin Al Munkadir, aku mendengar Jabir mengatakan; 'Seorang arab badui 
(nomade) mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar "Baiatlah aku untuk 
Islam, " maka Nabi membaiatnya untuk Islam. Keesokan harinya si arab badui tadi datang 
dalam keadaan demam, dan berujar; "batalkanlah baiatku" namun Nabi enggan. Ketika si 
arab badui sudah berpaling, Nabi bersabda: "Madinah ini bagaikan tungku api yang 
menghilangkan karat-karatnya dan menyaring yang baik saja." 


Bab: Mengangkat khalifah 


AA ANA‏ حب G 23 PS 22 29 ENG SANA ACA GAN‏ مت الاسم KA‏ محَمّدقال 
IE Jo NG) sn JALAN AN ÁN sag ó‏ و Ka‏ 


LA 


ANTA A - 2 Er j وص‎ AL. Aa و‎ pe Z 
BERTA 3 IA BIN GAN EMAS a ATA IN َأسَكَغفر لَك و ادغو ا‎ 


A 


Te ٠. o 


A 2 SB 36 NAET D عليهو‎ a لي‎ Sgm 


A 


PA - 
2 


A SS سل إل أ رک وَابَنْهقأَعَهَدَ أَنَيَفُولَالْقَايلُونَأَوْ‎ NS 


Sa ا‎ 
6677. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal dari Yahya binSa'id aku mendengar Al Oasim bin Muhammad mengatakan, 
Aisyah radliallahu 'anha mengeluh: "Aduh (sakitnya) kepalaku!" Lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berujar; "Kalaulah aku masih hidup, niscaya aku memintakan 
ampun untukmu dan mendoakan bagimu!" Lantas Aisyah mengatakan, 'Duhai malangnya, 
demi Allah, aku berprasangka engkau menyukai kematianku, kalaulah demikian, lebih baik 
akhir-akhir harimu menjadi pengantin di rumah salah satu isterimu.' Lantas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam menyahut: "Bahkan aku, aduh sakitnya kepalaku! Saya 
berkeinginan sekali untuk mengutus utusan kepada Abu Bakar dan anaknya dan 
mewasiatkan (kekhilafahan kepadanya), (karena aku tidak suka) orang-orang berkata 
(khilafah untukku atau untuk fulan) atau (karena khawatir) orang-orang mengangan- 
angankannya, kemudian aku katakan: 'Allah enggan (kekhilafahan untuk selain Abu Bakar), 
dan orang-orang mukmin menolak (selain dia), " atau dengan redaksi: "Allah menolak (selain 
dia) dan orang-orang mukmin enggan (kekhilafahan untuk selain Abu Bakar)." 


,259 واي 2م وو واد ع سلسم Za? ZAZA‏ و 267539 و وو 24 ا + 3G‏ 
AKAN‏ رلا Lana Beta anak‏ 
و A wi‏ م Z‏ 2 


A S 


23 و‎ Ar | w 0? م‎ AA 
ANA Je مهو‎ PA 
GN edis SANT ERA 353 


Penga 


6678. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Abdullah bin Umar radliallahu 
'anhuma, ia mengatakan, Umar ditanya; 'mengapa engkau tidak mengangkat pengganti 
(untuk menjadi) khalifah? ' Umar menjawab; 'Kalaulah aku mengangkat pengganti (untuk 
menjadi) khalifah, sungguh orang yang lebih baik dari diriku Abu Bakar telah mengangkat 
pengganti (untuk menjadi) khalifah, dan kalaulah aku tinggalkan, orang yang lebih baik dari 
diriku juga telah meninggalkannya, yaitu Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam.' maka para 
sahabat memujinya, sehingga Umar mengatakan; 'Sungguh aku berharap-harap cemas, saya 
berharap sendainya aku selamat dari bahaya kekhilafahan ini dalam keadaan netral, tidak 
mendapat ganjaran, tidak juga mendapat dosa yang harus saya tanggung, baik ketika 
hidupku maupun kematianku.' 


AR 2‏ دم 76 و 


Ge Ser SEN GAN A WH AR 
Aga الا‎ Je NG PESTA الْآجِرَةحِنَجَلَسعَل‎ Per 


asa ca ad kaga LAS EL SS هدو ابو‎ 


As G 
KAN 


A PA 
{2 PC LAZI 7 ا 2 ور 3 مومه ر‎ A ANG A? 
Jas فإِنَاللَّهَتَعَالى قد‎ La jaa 2 KESAN GP aa a 
A 


04 4 


PA ر ر اور و رر‎ A م‎ 9 dee 3 2 ata, 
Jaa ga; کون أظهر کم نور ادون بوه دی الله محمداصل الله‎ 


ا 


ÁJ stalo SES 


5 2 fs TENG 4 4 ANA Ae عو‎ o- 243 NANG R Ea ار و‎ T 
Sea كانت‎ Gp yag Bl ya تان اثتين فإنهأ لى المسَلِمِين امور 4 ققو‎ Aa gas صلی‎ 


Wa DAN گات ية‎ a كلك ن‎ IS sad 
BEE صد‎ Pes SE يو للا‎ AE 
6679. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radliallahu 
'anhu, ia mendengar khutbah Umar yang terakhir ketika dia duduk diatas minbar, itu terjadi 
keesokan harinya setelah kewafatan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Umar mengucapkan 
syahadat sedang Abu Bakar diam membisu tidak berbicara sama sekali. Kata Umar, 'aku 
sangat berharap seandainya Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam masih hidup hingga beliau 
hidup di belakang kita.' -Maksud Umar adalah seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
yang meninggal terakhir kali diantara para sahabat.- 'meskipun Muhammad 
Shallallahu'alaihiwasallam telah meninggal, tapi sesungguhnya Allah ta'ala telah menjadikan 
cahaya ditengah-tengah kalian yang bisa kalian jadikan untuk petunjuk. Allah telah 
menganugerahkan petunjuk kepada Muhammad  Shallallahu'alaihiwasallam, dan 
sesungguhnya Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, satu diantara 
dua orang (yang bersama beliau di gua tsur), dia adalah manusia yang paling utama untuk 
memegang amanat kepemimpinan urusan kalian, maka berdirilah kalian dan berbaiatlah 
kepadanya.' Sebagian diantara mereka ketika itu telah berbaiat kepadanya sebelum moment 
itu di Sagifah Bani Sa'idah, dan itulah bai'at umum diatas minbar. Az Zuhri mengatakan, dari 
Anas bin Malik, aku mendengar Umar mengatakan kepada Abu bakar ketika itu, "Naiklah 
engkau ke minbar!" Umar tiada henti-hentinya membujuknya hingga Abu bakar naik minbar, 
serta merta manusia secara umum berbaiat kepadanya. 


LA 2 Z A 2 sa 
fs 2 کو‎ LAN ےم و رودم م‎ To 2 27A ه ودو 4 153 ?2 وه‎ Ao 150 


- Pa A a bd 2 


514 2 11د م11‎ Ka سر‎ Z KL. رر و‎ Ken 2 KU 
مَرَهَاأَنَكَرَ جِمَإِلَيِّقالتٌ يَارَسُولَ الله‎ AN AG Pada صل‎ GE SIG 
Ban Ra PE ad ال و‎ In naa BA ا وو‎ 

SGB تجدِيني‎ TITUS gala BUS Dio Ea YES SN 

6680. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin sa'd dari Ayahnya dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari Ayahnya 
mengatakan, ada seorang wanita menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengajak 
beliau bicara tentang suatu hal. Lantas beliau menyuruh si wanita itu untuk menemuinya di 
kemudian hari. Si wanita menjawab: 'hai Rasulullah, bagaimana kalau aku datang namun 
tidak mendapatkanmu? - sepertinya yang wanita maksudkan, jangan-jangan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam sudah meninggal- Nabi menjawab "Jika kau tidak menemukan aku, 


datangilah Abu bakar." 


2 p ea IM IM IM A 
شه 7 $2 سم‎ 2 g 5 > سكام و 2 رورم‎ ANGGA و ےار در د م‎ ZA MK 
IM 


das a NE NEG bana a Ia JIKA AN EEN رَضِيَ‎ 
کڪ به‎ ANA Aga AAN 


6681. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Sufyan telah menceritakan kepadaku Oais bin Muslim dari Tharig bin Syihab dari Abu 
Bakar radliallahu "anhu. la berkata kepada utusan Buzakhakh: 'hendaknya kalian mengikuti 
ekor-ekor unta sampai Allah memperlihatkan kepada khalifah — Nabi-NYA 
Shallallahu'alaihiwasallam dan kaum muhajirin, satu keputusan yang dapat dijadikan alasan 
untuk memaafkan kalian.' 


2 > Ka aga p اغد‎ EA 
Ca ES É SI MAAN Na 0 Ia SANG AANE NENG 


saka ل‎ a MN BAN یکو‎ dsn EA GS AN 


2 2 
78 
vaP 


6682. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdul Malik, aku 
mendengar Jabir bin Samurah mengatakan, aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda, "akan muncul dua belas pemimpin, " kemudian beliau mengucapkan kalimat yang 
tidak dapat kami dengar, maka ayahku berkata, beliau mengatakan: "Kesemuanya dari 
gurasy." 


Bab: Mengusir musuh dan orang yang diragukan dari rumah 


na‏ 2 مك لاس يل 2 E ٤ EN‏ امقر Ie Aa‏ اي 
Jas ag‏ دتعي NGA gg Ma‏ عر ج عَ نبي هرَيْرَةرَضي الله عه ان رَسَو ل الله 


Z AI r AG 


PNS» E biang aa NPER AA 
E NG بيو‎ IE, SI djani Sela 
MAN SES MEA مر‎ KG AAA 


6683. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu 
Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliallahu "anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, sungguh aku berkeinginan untuk 
dicarikan kayu bakar, kemudian kusuruh agar shalat dikumandangkan kemudian kusuruh 
seseorang untuk mengimami manusia, kemudian aku datangi orang-orang yang 
meninggalkan shalat kemudian aku bakar rumah mereka, Demi Dzat yang jiwaku berada di 
tangan-NYA, kalau salah seorang diantara kalian tahu akan mendapat sekerat daging gemuk 
atau dua bagian yang baik, niscaya ia akan menghadiri shalat isya". 


4 
- 


Bab: Bolehkah imam berhak mencegah orang berdosa dan pelaku kemaksiatan dari 
bicara? 


Sah NE عن اين شِهَابٍ عَنْعَبْدِ الحم بن‎ A م‎ sae Ng 
بْنَمَالِكٍ‎ LSI ab ima SNG بن مالكو‎ É a, 


Z $ 


7 
wW A رر‎ 


saga LEN ERA PET‏ كۇد گر ee saka‏ ولال 
KIE AN AS T i ok áh Ba EREA PAEAN‏ 
C ály as‏ 


6684. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bin Malik, 
bahwasanya Abdullah bin Ka'b bin Malik, ia termasuk anaknya yang menuntun Ka'ab ketika 
telah buta (tuna netra), Abdullah mengatakan, aku mendengar Ka'b bin Malik mengatakan 
tatkala ketinggalan (duduk berpangku tangan) dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
dalam perang Tabuk. la menceritakan hadistnya yang panjang, dan menyebutkan bahwa; 
'Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam melarang kaum muslimin mengajak kami bicara, dan 
itu terus terjadi pada diri kami hingga lima puluh malam, dan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam mengumumkan pengampunan Allah terhadap taubat kami.' 


Kitab: mengharap/mengandai-andai 
Bab: Impian dan impian kesyahidan 


2 “5G 
NYRE ر يس‎ 


aki gd 5 penangan A 3 Wi ERAREMA‏ بده 
an PENS EMAR A Nda naa Alia PEKAN‏ كلف سَبي ل الله 


A 


KET أفكل‎ ara isigi 


6685. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair telah menceritakan kepadaku Al Laits 
telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah 
dan Sa'id bin Musayyab, bahwa Abu Hurairah mengatakan: aku mendengar Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, kalaulah 
bukan karena pertimbangan beberapa orang yang tidak suka jika mereka ketinggalan atau 
pun aku memang tidak punya kendaraan untuk mengangkut mereka, niscaya aku tidak 
pernah absen (dari peperangan), sungguh aku berkeinginan jika terbunuh dalam rangka 
(perang) fi sabilillah kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, 
kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh." 


PN 


den Penan Pera NA pe AA Sis 
SKA AA ے نهر د و‎ 


AA حا أفكل‎ Jen TI Sona gi كيه وسم الو‎ 


PA 


8 2 


Pa 
لادبا‎ hah SIA 
6686. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Az Zanad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasalla bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-NYA, sungguh 
aku suka jika aku berperang fi sabilillah lantas aku terbunuh, kemudian dihidupkan, 
kemudian terbunuh, kemudian dihidupkan, kemudian terbunuh." Abu Hurairah 
mengulanginya tiga kali: "saya bersaksi atas nama Allah." 


Bab: Impian kebaikan 


)ا ماله ANGEL 27A‏ لوي كاد وهم 
Ni‏ ب ن صر PA aa NGNE‏ 


fe يس سي‎ iagi ياي ڪي لا‎ i AA G4 7 jale 
a أ ردق دوع جد و‎ 


6687. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Nashr telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag dari Ma'mar dari Hammam ia mendengar Abu Hurairah dari Nabi 
Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda; "Sekiranya aku mempunyai emas sebesar 


gunung Uhud, sungguh aku pun tetap berkeinginan untuk tidak mempunyai tiga dinar 
padahal aku masih mempunyai satu dinar, itupun tak ada alasan bagiku untuk mencarinya 
selain karena ada hutang yang harus kubayar, yang kuharap ada orang menerima 
pembayaran hutangku." 


Bab: Ucapan Rasulullah "Kalaulah aku bisa mengulang kembali yang telah lewat" 


Pam شر‎ 


NA RA ر ڪدئاالَتُ عن عقيل عن اټ هاپ دي عرو‎ CS 
MENGENAL Bea AA Lag ja média fela saki As ولاه ص ا‎ 


A 


r 


8 


6688. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab telah menceritakan kepadaku 'Urwah, bahwasanya Aisyah 
mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika aku bisa mengulang 
kembali apa yang telah lewat, niscaya tidak kutuntun binatang korban ini, dan aku 
bertahallul bersama orang-orang ketika mereka bertahallul." 


ر ر Je 2 PEK‏ ر رار و و وو 2 و 2 و ا م 0 
BUSA AI‏ يد عن حَبِيبٍِعَنَعَطاءٍعَنَجَابِر Ban,‏ كنَامَعَرَسُولٍ الله 


HA ko NG PANA EN ig SANAN nga یکا‎ Agate NAWA ANA 
لم‎ sd HANYA AN) Jos BAE 533 sh sÉ SS Ra و‎ 


21 I - 


2 2 رب‎ 14 A Pa ر‎ 5 A 7 A 
Jas SIN AKA ya) مرا‎ NGANG: ملو طلخو‎ Game صل الله‎ cara! KEB En KS 


saleh an ada‏ سم کاو AAA 5 ka NA‏ ال 


PA 
A عورم + هم‎ Gi 


MAIN SIM AKAN lag A AAK MA yaa Par Mn 
perna SIBER AA 2 sa Ar D 


4 


1 Bah Ki 
A PSA pal D يهو‎ MERA Pal AETA مَعَهمَ‎ AC LANANG LEAN 


AI, Aa SA galah PENS si NGAEN الماك‎ 


0 KANG gala أي بكر‎ KERA وَأَنَطَلِنُ‎ Ae ns An 


م 


ASEAN 533 TI AE LAI 


6689. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Yazid dari Habib dari 'Atho' dari Jabir bin Abdullah mengatakan: 'kami bersama Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, kemudian kami mengucapkan niat talbiyah untuk haji, ketika 
kami tiba di Mekkah tanggal empat Dzul hijjah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memerintahkan kami untuk melakukan thawaf di baitullah dan (sa'i) di Shafa dan Marwa, 
dan agar kami menjadikannya sebagai Umrah, maka kami bertahallul kecuali bagi mereka 


yang terlanjur membawa korban.' Kata Jabir: 'dan tidak ada seorangpun dari kami yang 
membawa binatang korban selain Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan Tolhah. Datanglah Ali 
dari Yaman sambil membawa binatang korban, kemudian ia berucap: 'Saya mengucapkan 
niat sebagaimana Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berniat.' Para sahabat berujar: 'Kami 
akan berangkat ke Mina, sedang kemaluan salah seorang diantara kami meneteskan air 
mani." Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "kalaulah aku bisa mengulang 
kembali apa yang telah lewat, niscaya aku tidak menyembelih korban, kalaulah aku tidak 
membawa binatang korban niscaya aku akan bertahallul." Kata Jabir; kemudian Suragah 
menemui beliau yang saat itu sedang melempar jumrah 'agabah, ia berujar; "Wahai 
Rasulullah, apakah umrah seperti ini khusus bagi kami?" Nabi menjawab: "TIDAK, bahkan 
untuk selamanya." Kata Jabir, 'dan Aisyah bersama Beliau tiba di Makkah dalam keadaan 
haidh, maka Nabi memerintahkannya untuk melakukan seluruh manasik kecuali ia tidak 
boleh thawaf dan tidak shalat hingga suci. Tatkala mereka telah singgah di Bathha', Aisyah 
berkata: "Wahai Rasulullah, apakah kalian bertolak untuk haji dan 'umrah sedang aku hanya 
untuk haji?" Jabir melanjutkan: kemudian Rasulullah memerintahkan Abdurrahman bin Abu 
Bakar as Siddig untuk bertolak bersamanya ke Tan'im, dan Aisyah berumrah di bulan 
Dzulhijjah, masih dalam hari-hari haji. 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu'alaihiwasallam "Sekiranya aku tahu" 


SAE SN EA dn SN 3 AKA LA NA EN ال‎ ara 


use: TANGAN a PA NYA Pa ِيعَدَكَالَكَالَتعَايسَدَآرِيًا‎ 5 
PA و‎ 2 Gi 8, Panai ye 


SA an AA S g YENG ASN 2 253 


aa Aa AA Kis Sala pa 29 


da yaa NN AAA Ta AH ۇۇلا 3 جيل‎ a 
6690. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin makhlad telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepadaku Yahya bin sa'id, aku mendengar Abdullah 
bin Amir bin Rabi'ah mengatakan, Aisyah menuturkan: Suatu malam Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam tidak bisa tidur, lantas beliau mengatakan: "Duhai sekiranya ada 
seorang laki-laki shalih dari sahabatku menjagaku malam ini" Tiba-tiba kami mendengar 
suara senjata. Nabi bertanya: "siapa ini?" Sa'd menjawab: "Ya Rasulullah, aku datang untuk 
menjagamu!" maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidur hingga aku mendengar suara 
nafas beliau. Abu Abdullah mengatakan "dan Aisyah mengatakan, Bilal mengatakan: "duhai 
seandainya aku tinggal pada malam ini, di suatu lembah di sekelilingku idkhir dan jalil." 


Bab: Impian bisa menguasai alguran dan ilmu 


Pe ير‎ pie IE S 
NIA NY a saie صل‎ 


IM 


EC 4 RA B DA ای ر ا‎ fa EE را ور‎ 14 A AK 
JA يتفقه ق حَقهفيقول لو أوتي‎ Ya SET ور جل‎ Jani US ما أ ون هذالقعلت‎ Jia 4 SAH 
7 


la A Ana PA NYA (RAR Cl kasih 
3 


6691. Telah menceritakan kepada kami Ustman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak diperbolehkan dengki selain dalam dua hal, 
seseorang yang Allah beri al gur'an lantas ia baca sepanjang malam dan siang, sehingga ada 
orang lain berkata; 'Kalaulah aku diberi kurnia seperti orang itu, niscaya kulakukan 
sebagaimana yang dia lakukan.' Dan seseorang yang Allah beri harta, ia belanjakan menurut 
haknya sehingga orang mengatakan, 'Kalaulah aku diberi seperti yang dikaruniakan kepada 
dia, niscaya kulakukan sebagaimana yang dia lakukan." Telah menceritakan kepada kami 
Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dengan hadist ini. 


Bab: Impian yang dilarang 


TAN ےر 25 ی و ر ا‎ vís 
LES AN PEN Asa EA AATE 


6692. Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi' telah menceritakan kepada kami 
Abul Ahwash dari 'Ashim dari Nadhr bin Anas mengatakan, Anas radliallahu 'anhu 
menuturkan: kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: 
"Janganlah kalian mengharap kematian, " niscaya aku mengharapkannya.' 


Pas 


SPSS SEN SEE EA E GS محمد‎ SA 


Z 


vogo pL Pesanan ا‎ SAI APV IIS 


6693. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Abdah 
dari Ibnu abi Khalid dari Oais mengatakan, Pernah kami mendatangi Khabbab bin Al Arat 
untuk membesuknya, yang ketika itu ia telah berobat dengan kay (di temple dengan besi 
panas) sebanyak tujuh kali, dia mengatakan: 'Kalaulah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
tidak melarang kami memohon kematian, niscaya aku memohonnya.' 


LA 


ر هيل لم ىم A‏ ل 2 w 0727 OE‏ 0 27 533 2 
USS‏ عبد الله س محمد محمد حددتاهشام Pe‏ يو سف اځ امعم MISA KE NE RE‏ 


2" 7 


4 4 


بغي Par DIA BE BN IA A TUNA‏ ا 


Sena SI ala Ka) دادو‎ PENA RS PA AA Pa 
6694. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu 
Ubaid, namanya Sa'd bin Ubaid maula Abdurrahman bin Azhar, dari Abu Hurairah, 
bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jangan salah seorang diantara 
kalian mengharapkan kematian, kalaulah dia orang baik, siapa tahu bisa menambah 


kebaikannya, kalaulah dia jahat, siapa tahu ia bisa meminta penangguhan (untuk 
bertaubat)." 


Bab: Ucapan "kalaulah Allah tak memberi petunjuk, kita tak dapat petunjuk" 


21 Haa Abs عن شب‎ done naa 


LA 
E 


EAE akas o e EE anakan 
ara) na GEN ES SEN PAGA PSSGM 


- 
P 


45 PATTA إذاأرادو‎ 
6695. Telah menceritakan kepada kami Abdan telah mengabarkan kepada kami Ayahku dari 
Syu'bah telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Albara' bin 'Azib mengatakan: Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersama kami memindahkan tanah pada perang Ahzab, dan aku 
lihat beliau menimbun tanah yang mengakibatkan kelihatan putih kedua ketiaknya, beliau 
mengucapkan, "Kalaulah bukan karena Engkau kami tidak dapat petunjuk, tidak pula 
bersedekah, tidak juga shalat. Maka turunkanlah ketenangan bagi kami, Sesungguhnya 
sekelompok kaum --atau sepertinya Barra' mengatakan pemuka kaum- telah sewenang- 
wenang terhadap kami, jika mereka ingin berbuat onar kami mengelak, kami mengelak,,, " 
sambil beliau tinggikan volume suaranya. 


Bab: Dilarang mengimpikan bertemu musuh 


Eiht a AE TEA PA En ga ag KAKA YE Sa TT 


LA 
7 


BS ES BS نا ي‎ BS NG ميد الهو گان‎ da ANN 


IM 


KANAN pLa 5 aiá FE An sale NANANG Pe 


6696. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Mu'awiyah bin Umar telah menceritakan kepada kami Abu Ishag dari Musa bin Ugbah 
dari Salim abu an Nadhr, maula Umar bin Ubaidullah yang ia sekaligus penulisnya, 
mengatakan, Abdullah bin Abu Awfa berkirim surat kepadanya dan aku membacanya, yang 
dalam isi suratnya tertulis, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jangan kalian 
mengharapkan bertemu musuh, dan mintalah keselamatan kepada Allah." 


Bab: Ucapan sekiranya yang dibolehkan 


KE SEN AE eS 


Z و 0 و‎ 0 AT an - 
T R سول الله صل الله‎ SETAN شد‎ KE تين فقا‎ MERA 
CAK e 


N 


A 


6697. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan telah menceritakan kepada kami Abu Az Zanad dari Al Qashim bin Muhammad 
mengatakan, Ibnu 'Abbas mengisahkan perihal dua orang yang saling meli'an. Lantas 
Abdullah bin Syadad bertanya: Itukah wanita yang dimaksudkan Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam dalam sabdanya; "Kalaulah aku merajam seorang wanita tanpa bukti, (niscaya 
kurajam), " Ibnu Abbas menjawab "tidak, justru wanita yang dirajam dengan tanpa bukti 
ialah jika ia secara terang-terangan mengakui perzinahannya." 


Aa ala yaa xie Mn E PA aa CN AN 


Ea GARG TA ر‎ ES tt... س و‎ Pa Pd an DNA 9 SA Te AEA wi 
gr 3 ر‎ 4 P - A 

2 7 ورم‎ ANE 9 00 4 0 57 N A 2 554 23 182 Md < N 

UJI ks Pena‏ سو s A á jasida‏ بالگ لاکز PENA‏ تج كن 


BI ae ASIN AS Aoa ga DARA DIA Ae bat 


j8 PENEAN WES O iata LAN AA gang AN ALI 
: نينس لمعن‎ PEN شه نقد و‎ IU RE كان‎ Tah A 


D PA 
GA A WAG 
- 


r SA An TT Aan An, ANA 27 AK ta 
385 SAE INA ji قال ابن جر بج‎ AN Ia 


و ورم 


Pp Ma ang محمد‎ aah SAS AAN, HA 


Pata EM EA 
6698. Telah menceritakan kepada kami 'Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan, 'Amru 
mengatakan, telah menceritakan kepada kami ' Atho' mengatakan, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menangguhkan shalat isya' agak malam, maka Umar keluar (dari masjid) dan 
mengatakan, 'Mari tegakkan shalat ya Rasulullah, wanita dan anak-anak telah tidur! ' Nabi 
muncul dari kamarnya dan kepalanya meneteskan air sambil berkata: "Kalaulah tidak 
memberatkan umatku -atau dengan redaksi: tidak memberatkan manusia -, " sedangkan 
Sufyan mengatakan: atas umatku - niscaya kuperintahkan kepada mereka untuk shalat 
dengan waktu seperti ini." Ibnu Juraij mengatakan, dari 'Atho' dari Ibnu 'Abbas menuturkan, 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menangguhkan shalat ini, maka Umar datang dan 
mengatakan, "Ya Rasulullah, para wanita dan anak-anak telah tertidur' lantas beliau muncul 
sedang beliau sambil mengusap air dari lambungnya sambil mengatakan: "inilah waktu 
untuk shalat isya', kalau saja tidak memberatkan umatku." Dan Amru mengatakan telah 
menceritakan kepada kami 'Atho, dalam sanadnya tidak menyebutkan Ibnu Abbas. Amru 
mengatakan: kepalanya meneteskan (air). sedang Ibnu Juraij mengatakan: mengusap air dari 
lambungnya. Dan Amru mengatakan: "Kalaulah tidak memberatkan atas umatku." Sedang 
Ibnu Juraij mengatakan: "sungguh ini adalah waktu semestinya, kalaulah tidak memberatkan 
umatku." Sedang Ibrahim bin Al Mundzir mengatakan, telah menceritakan kepada kami 
Ma'an, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muslim dari 'Amru dari 'Atho' dari 
Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


2 و مده 


م NGE‏ وم o‏ ووح” E i,‏ 2 ر ممم 222 4 ر ۶ 4 ار ەر ےر . ر 3G‏ 
Sa‏ يَحَيَى بن ب A‏ حَدَثْمَا اللْيَتْعَنَ a PA‏ من سيعت PN‏ 3 33 الله 


SA \ 


AL r 


Er Han ct Tt 8 Tega ر وو ر‎ 
بِالسَوَاك‎ AN SA EGA IN ING الله صل اللَمُعَلَيَهوَسَلَم‎ a 


6699. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 
'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalaulah tidak memberatkan 
umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak." 


IM 


(ie ر‎ 7 Sa a ر ر کرو گے و اس عه‎ 158 MERAPI 
- اورم‎ 7 UE NG AT 56 — 6 ورم‎ 7 A 
Ju a gahe N a las ONG pa لشهروَوَاص ل أناس‎ Ga ala gaga LAN صل‎ Sal 

2 عه‎ ١ Z 8 
w JA چ و‎ 52 17 4 sR Kg ANA wi - 31. < 2 & وت‎ st 
يُطْعِمَنِي ر ي‎ AE متلڪم‎ NI REA da صالا يد ع‎ GELAP a لو‎ 


لكين 


4 


Pa ر‎ AA - Pa - 
Me 21220 7 Ns 7< fela E2 ZC AA BAN ARIAL, es 
a pale صل‎ NE عن اس‎ Sa b bê تابَعه سَلِيمَان مغير‎ i G 
P 


6700. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Humaid dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu, 
mengatakan; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyambung akhir bulan (untuk tetap 
berpuasa) sehingga sahabat lain menyambungnya (wishal). Berita ini sampai kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga beliau bersabda; "Kalaulah bulan dipanjangkan bagiku, 
niscaya kulakuan puasa wishal, sehingga orang-orang yang berlebihan dalam beragama 
meninggalkan kebiasaan berlebih-lebihannya, Sungguh aku tidak seperti kalian, Tuhanku 
senantiasa memberiku makan dan minum." hadist ini diperkuat oleh Sulaiman bin Mughirah 
dari Tsabit dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 

Menu Ser AANS PI SAS 


A 


Ike Aran EA UA PA ELANG II شهَّاب‎ 


rap 


Z 
P - PA 2 LA Z A Pa A 
2 ادام‎ Aan Stok اماس‎ A عع 22 8 ع يد و‎ AU 2 


r r 


AISE Es LE IEN Eag 


6701. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri dan Al Laits berkata; telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid 
dari Ibn Syihab bahwasanya Sa'id bin Musayyab mengabarkan kepadanya, bahwa Abu 
Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang puasa wishal, Para 
sahabat mengemukakan alasan, "Anda sendiri puasa wishal ya Rasulullah!" Nabi menjawab: 
"Siapa di antara kalian yang bisa sepertiku, sungguh tuhanku selalu memberiku makan dan 
minum." Tatkala para sahabat enggan menghentikan wishalnya, beliau menyambung 
puasanya bersama mereka hari demi hari, kemudian mereka melihat hilal (bulan sabit), 
lantas Nabi berkata: "Jika bulan itu terlambat, niscaya kutambah lagi puasanya, " seolah-olah 
beliau ingin menghukum para sahabatnya." 


A 


e 


NE ep Po EN EN PN PA Si Sis 


LA 
- 


II a A 


22A 215 


BA AG PAN SA Ae Kek ده انال فل داك و‎ Melinda 
5 20 WE بدا حاف انتک قل‎ Ae اا5 ملك $ ره‎ ATA شا‎ 

عو 33 bada > PP EE KON‏ فان > قلو مما آڌخل > ري بيب 
وه 2 Es IN.‏ 
PINK‏ 
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abul‏ .6702 
Ahwash telah menceritakan kepada kami Asy'ats dari Al Aswad bin Yazid dari 'Aisyah‏ 
berkata, "Aku bertanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang Hijir Ismail, apakah‏ 
termasuk baitullah?" Nabi menjawab: "Ya." Aku bertanya, "Mengapa para sahabat tidak‏ 
memasukkannya dalam baitullah?" Nabi menjawab: "Kaummu dahulu kekurangan dana‏ 
renovasi." Aku bertanya, "Lantas bagaimana pintunya ditinggikan?" Nabi menjawab:‏ 
"Kaummu melakukan yang sedemikian untuk memasukkan siapa saja yang dikehendakinya,‏ 
dan melarang siapa saja yang dikehendaki, kalaulah bukan karena kaummu yang baru saja‏ 


masuk Islam sehingga aku khawatir hati mereka menolak, niscaya kumasukkan Hijir Ismail 
dalam Ka'bah, dan kuratakan pintunya dengan tanah." 


AA 


NAK ASEP Ar PN بو‎ AA EKA HE KAN PISA 


ل كو MAA A 22 A, CES‏ ل كم سا كاه 03 NA ANAN‏ ع 2 6 
لايرو مق MAA EL‏ وأو علق لقم و NIA‏ 
و اديا أو شعْبًا El‏ ادي MN AA LSN‏ 


6703. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalaulah bukan karena hijrah, maka aku 
adalah seorang Anshar, kalaulah manusia mengarungi lembah dan Anshar mengarungi 
lembah lain atau lereng gunung, niscaya aku mengarungi lembah Anshar atau lereng gunung 
Anshar." 


bys 2 27 م > عدي اماه‎ NGA مي‎ 12.2 FEE SBS ر و ر‎ 
PA Z 
A 


asah Nk‏ اللو لا اجره اکت O E‏ وفنا 


PARA Sei PAS MEN GI 5 Laba 


6704. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari 
'Amru bin Yahya dari 'Abbad bin Tamim dari 'Abdullah bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau bersabda: "Kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku menjadi orang 
Anhsar, dan kalaulah manusia menempuh sebuah lembah atau lereng gunung, niscaya aku 


mengarungi lembah Anshar atau lereng gunungnya." Hadis ini diperkuat oleh Abu Thayyah 
dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. 


Kitab: Khabar Ahad 


Bab: Dibolehkan berita satu orang sebagai hujjah (argumentasi) 


SP je SAN EL AA oa AS KMI ثرا‎ KANA 


deni MEA ANG Kids‏ ان متكا ارِبُون كاة Sita LAN‏ انر شر 


SL SEM KAA KU Ailee ا‎ 


A PA Z en و ره‎ WA و‎ 


NIAT گر‎ yA AA YAH en ; jissa "156 


“ 


ASN AYAH DIAN 5 MEA a ا‎ 
KAG 
6705. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Oilabah telah 
menceritakan kepada kami Malik bin Al Huwairits berkata, "Kami mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu kami masih muda sejajar umurnya, kemudian 
kami bermukim di sisi beliau selama dua puluh malam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
adalah seorang pribadi yang lembut. Maka ketika beliau menaksir bahwa kami sudah rindu 
dan selera terhadap isteri-isteri kami, beliau bersabda: "Kembalilah kalian untuk menemui 
isteri-isteri kalian, berdiamlah bersama mereka, ajari dan suruhlah mereka, " dan beliau 
menyebut beberapa perkara yang sebagian kami ingat dan sebagiannya tidak, "dan shalatlah 
sebagaimana kalian melihat aku shalat. Jika shalat telah tiba, hendaklah salah seorang di 
antara kalian melakukan adzan dan yang paling dewasa menjadi imam." 


a ag سول‎ IÉ sata giri MAN ega LAI AAR EEA AOA 
يادي ل جع قاب مڪ و يبه‎ E Aa y aa J ERA 
KAL SESI يَقُولَ هَكذَاوَ‎ Pati Pan BIAN sa ne 


6706. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari At Taimi dari Abu Utsman 
dari Ibn Mas'ud berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah adzan 
bilal mencegah kalian dari makan sahur, sebab dia adzan -atau ia katakan dengan redaksi 
'memanggil'- agar orang yang shalat malam pulang, dan yang tidur agar bangun, fajar itu 
bukan, beliau katakan begini -Yahya mendemontrasikannya dengan menyatukan kedua 
telapak tangannya-hingga beliau katakan begini -Yahya mendemontrasikannya dengan 
merenggangkan kedua jarinya, telunjuk dan jari tengah." 


HAK دم‎ 22 bas Kia WA ANNA JAKA Pns D odaa 
ALAN Koja Wela sa a pe 


يتادي اب a‏ توم 


6707. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar, aku mendengar 
Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam, silahkan makan dan minumlah 
kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan." 


MATRA Ia yk Pua LAS E ASSE مر‎ AA 5 sahé ل‎ 


SAN KA AKEN Ky KA NYEBAK AKA sada 2 bada 
َعْدَمَاسَلَّمَ‎ 


6708. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah Al Hakam dari Ibrahim dari 'Alqamah dari Abdullah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengimami kami shalat zhuhur sebanyak lima rakaat, maka beliau ditegur 'Apakah 
shalat sekarang ditambah? ' Nabi bertanya: 'Memang berapa shalatku? ' para sahabat 
menjawab, "Lima rakaat, " maka beliau sujud dua kali setelah mengucapkan salam." 


yaa NAN PA AJA SAYA ON حَدَكْنِي‎ Jae SI Ch 
AI 2343 MAN AS اليَدَيْنِ‎ SAI 7 

ís 2 2 2 2004 AK 
كر مسَجَدَمِئْلٌ‎ Fa, 0 Aw A sale LAN sanê AN 


56 A A 


ya d grad)‏ اذَه 


Seni 
6709. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari 
Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menyelesaikan shalatnya padahal baru melakukan dua rakaat. Karenanya Dzul Yadaini 
bertanya, 'Apakah engkau meringkas shalat ya Rasulullah, ataukah engkau sekedar lupa? ' 
Nabi balik bertanya: 'Apakah Dzul Yadaini benar? ' Para sahabat menjawab, 'Benar! Lantas 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdiri dan melanjutkan shalat dua rakaat berikutnya, 
kemudian beliau mengucapkan salam, kemudian bertakbir, kemudian sujud seperti sujudnya 
atau lebih lama, kemudian mengangkat sujudnya, kemudian bertakbir dan sujud seperti 
sujudnya, kemudian beliau mengangkat sujudnya." 


Gek HUNI gae WEE Kan SEE حكني مالك‎ Ja esá 5 


رہن 


LA Ada -3 Pa GN Aa - 8 A 2‏ 2 سم ر 
ee k Pu NIAS IAI AN‏ د 


r 


KAN سَتَدَارُواإِلَ‎ santana کت جو‎ AI Lin Lans 


6710. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari 
Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar berkata, "Tatkala para sahabat di Quba' sedang 
melakukan shalat subuh, tiba-tiba ada seorang utusan mendatangi mereka seraya berkata, 
'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam malam tadi diturunkan kepadanya ayat Al Qur'an 
yang berisi perintah untuk menghadap Ka'bah! ' Waktu itu wajah mereka sedang 
menghadap ke arah Syam, maka secara spontan mereka memalingkan ke Ka'bah." 


Aan 


SA AI ASN عَنْإِسْرَ ابل عَنْأَبي إِسَحَاقَ‎ A 
Jak ANE AN هراو‎ Hatinya kasa EN ha eka ses Padek kan 
PN قو‎ AN 6 aas AH KAN gaya lte IAI: KAN 


A u PISA Na SE wd PP ad Jin Sas KANG a 


2 2365 


Aoa SIA i AL Il AAA 23 و و‎ 


6711. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Waki' dari 
Israil dari Abu Ishaq dari Al Bara' ia berkata, "Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
tiba di Madinah, beliau shalat menghadap Baitul Magdis selama enam belas atau tujuh belas 
bulan, padahal beliau amat senang jika disuruh menghadap Ka'bah. Maka Allah pun 
menurunkan ayat: "(Kami telah melihat penglihatan wajahmu di langit, maka kami palingkan 
kamu ke kiblat yang kamu ridhai) ' (Os. Al Baqarah: 144), maka beliau dihadapkan wajahnya 
ke Ka'bah, ketika itu seseorang shalat 'ashar bersama beliau, lantas keluar dan melewati 
sekelompok orang-orang Anshar, lalu ia katakan kepada mereka sekaligus bersaksi bahwa ia 
telah shalat bersama nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan kiblat beliau telah di hadapkan ke 
Ka'bah, maka mereka pun menggeser kiblatnya yang ketika itu mereka sedang rukuk pada 
shalat 'ashar." 


- د‎ 2 KA 22? 3 25 57 ا و و‎ D KÍL » ر هم ه وود د‎ NAN 
رضي‎ Man بن آي طلْحَةعَنَأذي‎ AL AE مالك عن ساق‎ sasak BI PS 3S 
= AL ع‎ en 222 227 A 9 WANTAH A 56 اور وو عدم‎ 
CAN أبَاطْلْحَةَالأَنْصَارِيَ وَأَبَاعْبَيَدَةَبّنَالْجَرَاحَوَ أبن كب شر‎ TEA JGA E 
> 1141 NNGG a TAALI aA 

IKIE NA BL بو‎ NIS ERA NIS AR $ $$ 


r 


SAS PE AI aa) قَالَ أ‎ 


6712. Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Oaza'ah telah menceritakan kepadaku Malik 
dari Ishag bin Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik ia berkata, "Pernah aku 
memberi minum Abu Thalhah Al Anshari, Abu Ubaidah bin Al Jarrah dan Ubbay bin Ka'b 


berupa minuman dari fadhih atau kurma. Lantas ada seorang utusan mendatangi mereka 
dan berkata, 'Hai..sungguh, khamer telah diharamkan! Secara spontan Abu Thalhah berkata, 
'Wahai Anas, bangkit dan pecahkanlah kendi-kendi minuman itu! ' Anas berkata, "Maka aku 
pun ke arah gentong-gentong kami dan kubanting bagian bawahnya hingga remuk." 


MEA EA إِسَحَا‎ EA Sa د ننه‎ Peter ena 


2 


Jeg NG jt Naah KAMA an Ten jak So ad 5 


6713. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Abu Ishag dari Shilah dari Khudzaifah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
berkata kepada penduduk Najran: "Sungguh, akan aku utus untuk kalian seorang laki-laki 
dan benar-benar terpercaya!" Para sahabat nabi shallallahu 'alaihi wasallam akhirnya 
mengharap untuk mendapatkan kehormatan tersebut, akhirnya beliau mengutus Abu 
'Ubaidah bin Al Jarrah." 


5 PA 2 7 A 2o م‎ A A A 0 
LA ا ا‎ Ka NAN LL NANG 1 A DI ا 7م‎ z بن‎ 35 {A ا‎ 


Z 
GIH wg 


A si مع تر‎ 


radi 


6714. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Khalid dari Abu Oilabah dari Anas radliallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan kepercayaan umat ini 
ialah Abu 'Ubaidah bin Al Jarrah." 


PE EKA سي‎ EN HEM PURA SAS 


3 PAN PN Pen a AH Ina asa SEA 2 عم ت‎ 
EN Je ANG sanê asik) sala ga: A الله‎ Írási SERA 


5 


gagah MEA AAA EAEE 


6715. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Al Harb telah menceritakan kepada 
kami Hammad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari 'Ubaid bin Hunain dari Ibn 'Abbas dari Umar 
radliallahu 'anhu, ia berkata, "Ada seorang laki-laki Anshar yang apabila ia tidak menyertai 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam namun aku mengikutsertai beliau, aku mendatangi 
orang itu dengan membawa segala berita yang terjadi dari Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam, sebaliknya jika aku tidak menyertai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
sementara orang itu menyertai beliau, maka ia mendatangiku dengan membawa segala 
berita yang berasal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


4-54 


ر ر و‌ 85 ا A pa‏ 
ch 67? ANG Aa SA 2‏ گور و ? 229 9 a fs cg22‏ 2 
حدثتامحمدب‌ڊشار SS KANAK‏ شعبّة عَنّ ز بيد عن سعدجن عبيدةعن ابي NNE‏ من 


AN EL LANG? Z‏ 7 ا Ah As Kala PA TAK‏ و 36 قدا اد کا“ 
SAS AN maa gan bersa eek‏ جلا و راو J‏ 
Z‏ .. .. 


aka sale صل‎ AN 536 ردا مهاد‎ BSI TIE Al GANGGA gi 
D 5 2 A A and Ae, ya Az ره‎ ED EEA 
WIG AA a هالو كلو هَالم يرال‎ MEA GA sa IIS 
SABUN nata 


6716. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Zubaid dari Sa'd bin Ubaidah 
dari Abu 'Abdurrahman dari "Ali radliallahu "anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah mengutus sepasukan dan mengangkat seseorang sebagai amir mereka, amir tersebut 
kemudian menyalakan api dan memberi perintah, 'Masuklah kalian ke api ini! ' sebagian 
mereka ingin memasukinya dan sebagian lain berkata, 'Bukankah kita sendiri ingin melarikan 
diri dari api (neraka)? ' Akhirnya mereka laporkan kasus tersebut kepada nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan beliau bersabda kepada mereka yang ingin memasukinya: "Kalau 
mereka memasukinya, niscaya mereka tetap dalam api itu hingga kiamat tiba." Dan beliau 
berkata kepada sebagian lain: "Sama sekali tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, ketaatan 
itu dalam kebaikan." 


NASA 


Ge LA‏ ی 2ے ب حَدَّكْنَايَئَةُ Pn NASA am‏ شالع AENG AS‏ غاد 
A‏ 
£ 


ص - 4 
NG LI AMBA NUH,‏ جر يه > 55 2 ta naa‏ ا سا کے 
بَنَعَبَّدِ الله أخبر أن باهر ير ةو ريدب NA‏ نَرَجِلَينٍ احْتَصَما إلى AN‏ صل KASN‏ 
P‏ 


وَسَلمَ 

6717. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami 

Ya'gub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Shalih dari Ibn Syihab 

bahwa 'Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Hurairah dan Zaid bin 

Khalid keduanya mengabarkan kepadanya, bahwa pernah ada dua orang laki-laki 
mengadukan sengketa kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


4 
2 


f‏ ار 72%- 574 BAKA 2 A2 Z‏ رو اي م G 22A‏ 5 ور 
PNS IS,‏ اليمَانِ ا خم ANN YAA FR NE EKA‏ عبد ال bla ya KEL‏ 
22 4 ?56 رس P Ai‏ 
AETERNE‏ 

الله اض ي ب BA‏ خمد فال دی ار ANG‏ اض لهب بکتاب الهو Pa WIB‏ 


A 4 


La GEA LAI Kia 6i ai 


PA 
جع و مو‎ 


JAN AS PAP ea 


- 2 4 4 2 دوا م‎ LA 2 7 z 
AAI AIR. Ria gka AA al 2355623 A NGÊS 
as gal ليدةخسالت آهل ( لعلى فاخب رو أن‎ 5 5 aira bas aa جم فَافتَدَيِّت‎ Kasi 


A 


[e 
0 ts Ls 12267 KG - 27 NANG Z A 2 ل‎ At 7 Ka Hanna رر عير‎ 
Il يب عام فقال و الذي نفسي بيدهلا قضين به بد‎ jab ابي جلد م اة و‎ EU AI 


aiz 


ana ta JA ALLAH peta, séu ááá Pa BASA 
جنها‎ Sa BIA 3663 SERAH ANA 


6718. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud 
bahwa Abu Hurairah berkata, "Ketika kami di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba- 
tiba ada seorang laki-laki dari arab badui (nomade, primitife) berujar "Wahai Rasulullah, 
putuskanlah aku dengan kitabullah." Lantas lawan sengketanya berkata, "Dia benar Wahai 
Rasulullah, putuskanlah dia dengan kitabullah dan ijinkanlah aku untuk bicara." Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Silahkan engkau bicara! Orang itu lalu berkata, "Aku 
mempunyai anak laki-laki yang menjadi pembantu orang ini. Lantas anakku berzina dengan 
isterinya, orang-orang mengabarkan kepadaku bahwa anak laki-lakiku harus dirajam, hanya 
aku kemudian menebusnya dengan seratus ekor unta dan seorang hamba sahaya. Kemudian 
aku bertanya kepada ulama, dan mereka mengabarkan kepadaku bahwa isterinya harus 
dirajam sedang anakku dicambuk (dera) sebanyak seratus kali dan diasingkan selama 
setahun." Lantas nabiyullah bersabda: "Sungguh, akan aku putuskan kalian berdua dengan 
kitabullah, adapun hamba sahaya dan kambing, maka kembalikanlah keduanya, adapun anak 
laki-lakimu ia harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, adapun engkau wahai 
Unais Al aslami -yaitu seorang laki-laki dari bani Aslam-temuilah si wanita, jika ia mengaku, 
maka rajamlah dia." Unais kemudian bergegas pergi menemui si wanita dan ia mengaku, 
lantas Unais merajamnya." 


Bab: Nabi ShollAllahu 'alaihi wa Salam mengutus Zubair sebagai mata-mata seorang 
diri 
0 Da Beta AAA KL AKI LT ajah ا‎ 
ا وكرت ال“ یہ که‎ N LÎ م‎ ANA AANS 
ANG — ajaaa 
رر و‎ 4 Web كم‎ NG a WA TKA? EAE A 
ai Gázi NGN SI sg JJ a NGE ba 


° AK د وده‎ BATA R وه‎ AA AM a ور ر‎ BAN NG 247 
علي‎ DEUE < era a DE حدم‎ SEE ITE SE | 


é 3d Ss BAGAN EA RAH A TAMAK ERN TANYA Es 49 > ANG 
ُو‎ wE a 


۴ ر 


BA AS ia PAN AA ena ES مه‎ akas yaa 5 
6719. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah bin Al Madini telah menceritakan 
kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibnul Munkadir berkata, "Aku 
mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Pada perang Khandag Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam memberi sebuah anjuran. Anjuran itu langsung dikerjakan oleh Zubair. Rasul 
memberi anjuran mereka lagi, dan secara spontan anjuran itu dikerjakan oleh Zubair. Nabi 
memberi anjuran lagi, dan lagi-lagi segera disambut oleh Zubair (ia mengulanginya tiga kali). 
Lantas nabi bersabda: "Setiap nabi mempunyai pembela, dan pembelaku adalah Zubair." 
Sufyan berkata, "Aku menghafalnya dari Ibnul munkadir, " Ayyub kemudian berkata 
kepadanya (Sufyan), "Wahai Abu Bakar, ceritakanlah kepada mereka yang berasal dari Jabir, 


sebab orang-orang itu merasa senang jika engkau menceritakan kepada mereka dari Jabir! 
Kemudian Sufyan berkata di majlis tersebut "Aku mendengar Jabir -lantas ia perkuat antara 
hadis-hadis-, 'Aku mendengar Jabir." Aku bertanya kepada Sufyan, "'Ats Tsauri berkata 
bahwa itu terjadi di hari perang Ouraizhah, lantas ia katakan, 'Demikian aku menghafalnya 
dari Jabir, sebagaimana engkau duduk di perang Khandag.' Sufyan berkata, 'Itu terjadi sama- 
sama dalam satu hari, "lantas Sufyan tersenyum." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Janganlah kalian masuk ke rumah Nabi Shallallahu “Alaihi 
Wa Sallam kecuali jika kalian diizinkan...) 


ABA LANG Pa da تر يدعاو عاي‎ Se Pen 


r 3G 


Peri Ja sab AE bhn حايطاوا‎ Jangka santa A 
Es ASASI ER OE ATEA $ aké € 2 


6720. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Utsman dari Abu Musa, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah masuk kebun dan menyuruhku untuk menjaga pintu. Setelah itu datanglah 
seseorang dan minta ijin untuk masuk, nabi kemudian berkata: "Berilah ia ijin, dan berilah 
kabar gembira kepadanya dengan surga!" Tak tahunya yang datang adalah Abu Bakar. 
Kemudian Umar datang dan nabi berkata: "Berilah ijin dia, dan berilah kabar gembira dengan 
surga." Kemudian Utsman datang dan nabi berkata: "Berilah ia ijin, dan berilah kabar 
gembira dengan surga." 


MEN AI AE SAE SA SS عدا‎ AS ii Ae اعد‎ 


ANI سو‎ MAAN bagas PAT ال‎ TA PER AAA 9 JR عن عمو رڪ‎ 
Jabal داعم بن‎ KEKAL KAI at NGA 


6721. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari 'Ubaid bin Hunain ia mendengar Ibnu Abbas dari 
Umar radliallahu 'anhum berkata, "Aku datang, tak tahunya Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang berada sebuah tempat minumnya, dan pelayan Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yang hitam sedang berada puncak tangga. Aku katakan "Tolong sampaikan, 
Aku Umar bin Khattab! Nabi pun mengijinkanku." 


Bab: Apa yang diutus Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam kepada para pemimpin 


Fa Ka 


BIUS 5 Aan i نگم‎ Pe 


Z 


e AM xie AAA APEA Sm PN, Ara 


دع 


GAB EA Yasa BE Klas djei PA يمعطم‎ AK PA PANA 


و 


SATU RT Aga ايم رَس ول الو صل‎ ENENG ahi 


6722. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibn Syihab bahwa ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah 
bin Utbah bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus utusan membawa suratnya ke Kisra, beliau perintahkan ajudannya 
untuk menyerahkannya ke penguasa Bahrain, dan penguasa Bahran agar menyampaikan 
kepada Kisra. Ketika Kisra membacanya, ia langsung merobek-robeknya." Dan kutaksir Ibnul 
Musayyab menyebutkan, "Dan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mendoakan 
kecelakaan atas mereka, agar dihancurkan sehancur-hancurnya." 


4 کے‎ a a > 0 57 PE A ر يدامر وم‎ A 18, 
AI, ع أن‎ SN ASASI يد بن أب‎ AE LAS SEA Gb 


- - - - 
Wg a - m 


Peria TANI الئاس يَوْمعَاشورَاءأََمَنا‎ A A iya JI IG AM 


سي Tea Lara‏ ار 4 ر 
man HE‏ 
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya‏ .6723 
dari Yazid bin Abu Ubaid telah menceritakan kepada kami Salamah bin Al Akwa', bahwa‏ 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepada seseorang bani Aslam:‏ 
'Umumkanlah di kalangan kaummu atau di tengah-tengah masyarakat di hari 'Asyura, siapa‏ 


yang terlanjur makan hendaklah menyempurnakan sisa harinya, dan siapa yang belum 
makan hendaklah berpuasa." 


A 


Bab: Wasiat Nabi Shallallahu 'Alaihi wasallam kepada para utusan Arab 


KA k 


BE Na KANG JGA, is SBS Le USS 
ala sai GN Je NG ga pa ILe p adé aa 

JAGA NG AS Ep 8 JS ga Waaa ار‎ EN AJE 
ASI PEN IL 3 san pb Ld JAS Pan P ناوك کنا‎ 


x G BIG 4 ا"‎ 4 456 2 a ور‎ 
KE gan PAN J3 IG 3235 KASI a Bea sig ba NE 
Aa b 2 ےم‎ 


#4 


BE gal Pre) s3 LAKI a CEA TR AN FAN AI V3 ISS قال‎ 
Maesa Au رك‎ Nr 2 -A2 gå ا‎ A l NGAM م2 م‎ LAN 7 رارم سه‎ . 
JBL HE 35 APA AAN ANA a یوم يا‎ 
SAS A PA و تلكو‎ KAN BA 


6724. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'd telah mengabarkan kepada kami 
Syu'bah. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepadaku Ishag telah 


mengabarkan kepada kami An Nadir telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Abu 
Jamrah ia berkata, " Ibnu Abbas mendudukkan aku di atas tempat tidurnya dan berkata 
kepadaku, "Utusan Abdul Qais tatkala mendatangi Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, 
beliau bertanya: 'Siapa utusan-utusan ini? ' Mereka menjawab, "Rabi'ah!" Nabi kemudian 
mengucapkan: "Selamat datang wahai para utusan -atau sepertinya mengucapkan-, Selamat 
datang kaum, dengan tanpa terhinakan dan penyesalan." Mereka katakan, "Ya Rasulullah, 
antara kami dan engkau ada orang-orang kafir Mudlar, maka suruhlah kami dengan sebuah 
perintah yang karenanya kami bisa masuk surga dan bisa kami kabarkan kepada orang-orang 
yang di belakang kami." Lantas mereka bertanya perihal minuman-minuman. Kemudian 
Rasul melarang mereka empat hal, dan memerintahkan mereka empat hal. Memerintahkan 
mereka beriman kepada Allah. Beliau bertanya: "Tahukah kalian iman kepada Allah?" 
Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu!" Beliau menjawab: "Yaitu 
persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah semata yang tiada sekutu 
bagi-Nya, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar 
zakat -dan aku taksir dalam perintahnya ada puasa bulan ramadhan-, dan kalian bayarkan 
seperlima bagian ghanimah." Dan nabi melarang mereka dari duba', hantam, muzaffat, 
nagir, dan rupanya beliau juga berkata almugayyar. Nabi meneruskan: "Jagalah itu semua, 
dan sampaikan itu semua kepada orang yang berada di belakang kalian." 


Bab: Kabar seorang wanita 


AA‏ برا NGE Zozan? MEGA‏ و رہ AA PURI‏ يقالقالليا f‏ و 
محمد GG AN Sa JA‏ قال قال Ten‏ 
Aa? sa LE 3283 Nana Maag, LENG P 20‏ 


La کے‎ 


E aé la sale ajaaa xè RONE وض‎ 
Nn قم قران غ‎ ana WA لیوو سام و‎ sn Íe 
PA Adi; IAS ala saga AA AI Ne Baar las 

َو قال لا باس يِوِضَكَ فو bio‏ 


LA A 
2 
س‎ 2$ e 


Z 


6725. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Walid telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Taubah Al 'Anbari 
berkata, Asy Sya'bi berkata kepadaku, "Tahukah engkau hadits Al Hasan dari nabi shallallahu 
'alaihi wasallam? Dan aku sering duduk bersama Ibnu Umar kurang lebih dua tahun atau 
setahun setengah, namun aku tidak mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
selain ini, ia katakan "Beberapa orang sahabat nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang di 
antaranya adalah Sa'd makan daging. Lantas seorang isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memanggil mereka "Hai.. itu daging biawak!" Maka mereka menghentikan santapannya. 
Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Makanlah, " atau dengan redaksi 
"santaplah, ia adalah halal." Atau dengan redaksi "Tidak masalah, " perawi ragu, namun 
biawak bukan makananku." 


Kitab: Berpegang teguh terhadap kitab dan sunnah 


Bab: Bab 


SE Aa ME Alan ANGIN GRAN APN AE SAS 


LIST SAAT aa Pen KAN کا امھ‎ a PA Ai 


LA 
r PA 


la 2 ورا‎ PAR Ya pe 1G LL ترق‎ pura ده‎ KONG RAN: AE ZAH 
Jaba فيان‎ ana BELA DP رلت هذ الا‎ SEE ae 9 عيدافقال‎ 
Z 4 GIS AN SK 8° 
Gb AA AN 


6726. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Zubair Al Humaidi telah menceritakan 
kepada kami Sufyan dari Mis'ar dan lainnya dari Oais bin Muslim dari Tharig bin Syihab ia 
berkata, "Seorang laki-laki Yahudi berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, kalaulah 
ayat ini diturunkan kepada kami, yaitu ayat: '(Hari ini telah Aku sempurnakan untk kalian 
agama kalian, dan Aku semurkan bagi kalian Nikmat-Ku dan Aku ridhai Islam sebagai agama 
kalian) ' (Os. Al Maidah: 2), niscaya telah kami jadikan hari itu sebagai hari raya." Lantas 
Umar berkata, "Sungguh, aku tahu hari apa ayat itu diturunkan. Ayat itu diturunkan di hari 
Arafah pada hari jumat." Sufyan mendengar dari Mis'ar, Mis'ar mendengar dari Oais, dan 
Oais mendengar dari Tharig. 


PSA TA NA EA aa KIA AN KANANE 


PAT KA 


Kei A رسو‎ Kan وَاسَتَوَىعَلَ‎ Puan A 
CEREAN EEAS Mia pal Id AKA 500 S 
AAA TA SBL ابه كدو او‎ AAS رمو‎ AN SN الحككتاب‎ 


6727. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Ugail dari Ibn Syihab telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik, ia mendengar 
Umar sehari setelah kewafatan Nabi, ketika kaum muslimin berbaiat kepada Abu Bakar dan 
berdiri di atas mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, Umar memberi kesaksian 
sebelum Abu Bakar seraya berkata, "Amma ba'du. Allah memilih untuk Rasul-Nya shallallahu 
'alaihi wasallam apa yang berada di sisi-Nya, untuk mengatasi apa yang berada di sisi kalian, 
dan kitab inilah yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada rasul kalian, maka ambillah 
sebagai petunjuk, niscaya kalian mendapatkan petunjuk, hanyasanya dengan kitab itulah 
Allah memberi petunjuk (hidayah) rasul-Nya." 


SAS AS عباس قال‎ AE a KE KAUM ESA EN سی‎ NG 


HE Ba ; 


6728. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Khalid dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
pernah mendekapku sambil berdoa: "Ya Allah, ajarkanlah padanya al kitab (al Auran)." 


< azi 


BI TEE ANA N La Zabaa bang, Ge NGE SS 


9. 


A A, 


Kal عَبّداله‎ Tan Igis PARRA PALA لامو د‎ ING, او م ڪڪ‎ ZA 
A A 
Layi Ea MEA EE ENN, 
2 P يغنيڪ مو | هو تعش ڪم 2 ف 2 بر‎ 
A Pa ng pad 


6729. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sabah telah menceritakan kepada kami 
Mu'tamir berkata, aku mendengar Auf, bahwa Abul Minhal menceritakan kepadanya, ia 
mendengar Abu Barzah berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengkayakan atau meninggikan 
derajat kalian dengan Islam dan dengan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam." Abu 
Abdullah berkata, "Di sini tertulis "Allah mengkayakan kalian', padahal dengan redaksi 
'Hanyasanya ketinggian derajat kalian', ini bisa dilihat dalam asli kitab yang berjudul al- 
I'tisham (karangan Imam Bukhari lainnya)." 


Ad aé مالك > امات مار :كنت إلى غ‎ Ja Sis 5s- 
A 


KAKA AT aina Kan ALA مَرَوَانَ يُبَايعه‎ 


6730. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari 
Abdullah bin Dinar, bahwa Abdullah bin Umar berkirim surat kepada Abdul Malik bin 
Marwan sebagai pernyataan baiat terhadapnya, isinya, 'Aku berikrar terhadapmu atas yang 
demikian dengan mendengar dan taat, di atas sunnah Allah dan sunnah rasul-Nya 
semaksimal kemampuanku'." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi wa sallam: "Aku diutus dengan kalimat yang 
praktis penuh makna" 


Z P 


BEE LAN pidana MBA Eh IS Ham AS ANAKÉ KE 5 PER 


Z A - 
w ” e 


HE Pn 22 27 2 AATA -w A و بر‎ LA ih ga anna 
Set Aga main MATRE R: 2 هر‎ 


35 


GL MIS NITA selasa رول الا عا‎ AS 


6731. Telah menceritakan kepada kami Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibn Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah 
radliallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diutus dengan 
kalimat singkat yang padat makna, dan aku ditolong dengan rasa takut yang dihunjamkan 
dalam dada musuh-musuhku, dan ketika aku tidur, aku bermimpi diberi kunci-kunci 
perbendaharaan bumi lantas diletakkan di tanganku, " Abu Hurairah berkata, 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam pergi (wafat) sedang kalian telah menikmati limpahan kekayaan 
itu -atau menghisap perbendaharaan bumi itu-atau kalimat-kalimat yang semisal." 


2 


AG Te nan فار‎ f9 < ka 2 کا ا ر‎ 159 2 LX 9 Aia 259, 
TN Pa he den SAN AE ga AE is 


Ke A ya MAA Nga و َي إلا عطي‎ 
AE MERASA AYAN Na AANE ls 


6732. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Al Laits dari Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Tidak seorang nabi pun kecuali ia diberi beberapa mukjizat yang tak bisa 
diserupai oleh apapun sehingga manusia mengimaninya -atau dengan redaksi 'sehingga 
manusia dijadikan beriman'-, namun yang diberikan kepadaku hanyalah berupa wahyu yang 
Allah wahyukan kepadaku, maka aku berharap menjadi manusia yang paling banyak 
pengikutnya di hari kiamat." 


Bab: Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wa Sallam 


JL ój PE aa PNS NE AE sak USA 


كم 2 


NGA a NGE sah ELISA ف مجلس ك‎ a bê) sad Nata ARA 
e NGANG Mbo As SENG JM; نت‎ AA TATA ABA E LSN 


Pd 
TARA 
مما‎ GAK 


Pd 


6733. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Abbas telah menceritakan kepada kami 
Abdurrahman telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Washil dari Abu Wail berkata, 
"Aku duduk mendekati Syaibah di masjid ini, ia katakan, "Dan Umar pernah duduk kepadaku 
di majlismu lantas berkata, "Sungguh aku berkeinginan tidak meninggalkan yang kuning 
tidak pula yang putih, selain kubagikan di antara muslimin." Maka aku katakan kepadanya, 
"Engkau tak bakalan bisa melakukannya." Umar pun berkata, "Mengapa!" Aku jawab, "Sebab 
kedua sahabatmu (Rasulullah dan Abu Bakar) belum pernah melakukannya." Lantas ia 
berkata, "Keduanya adalah manusia yang menjadi keteladanan." 


Ar 


3 A0, م‎ 7 2 2 Ki P د 2 رودو‎ 
قَقَالَعَنَرَيْدِبَوْوَهْبِمَيِعْتُ حُذَيْفَهيَقُولُ‎ ENI ANA AS 


Jelo جَذْرِ قو‎ Ge AN من‎ BELI a pa صل‎ NG دكار شو‎ 


BEN AN PA EN TAN yt ST AN 


6734. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan ia berkata: aku bertanya kepada Al A'masy, dan ia berkata dari Zaid bin Wahb aku 
mendengar Hudzaifah berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam, bahwa amanat turun dari langit di relung hati laki-laki, dan alguran turun lantas 
mereka baca alguran dan tahu assunnah." 


KAT 


Egi Zogi - 2 وه $ و ري م‎ 
BI BN ALA 5 any Ia GAS KS ا يکاس‎ D 
5 


2 LA 


BERANDA pelet AN GRAN ALS َحْسَنَالْحَدِيثِ‎ 


a A 


6735. Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah mengabarkan kepada kami Amru bin Murrah, aku mendengar Murrah Al 
Hamdani berkata, Abdullah berkata, "Sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah dan sebaik- 
baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, dan seburuk-buruk 
perbuatan adalah perkara baru, " kemudian beliau mengutip ayat: '(Apa yang dijanjikan 
untuk kalian pasti akan datang) ' (Qs. Al an'aam: 134). 


ZA 


KS JNE 835533 PAS GP AA SAS 
ASASI Ska GIE ke dl 


6736. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Ubaidullah dari Abu Hurairah dan Zaid bin 
Khalid ia berkata, "Pernah kami di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau 
bersabda: "Sungguh, aku akan putuskan kalian berdua dengan kitabullah." 


UA aa Ss akh SNG gka 

A G da, E 

Ga Tea Aa AFA! Ba 
دحل الْجَتَدَوَمَنَعَصَان فَقَدَأىَ‎ A 


6737. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada 
kami Fulaih telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha bin Yasar dari Abu 
Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap umatku masuk 
surga selain yang enggan, " Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang 
enggan?" Nabi menjawab: "Siapa yang taat kepadaku masuk surga dan siapa yang 
membangkang aku berarti ia enggan." 


LEO و وى بار‎ ANE ےو‎ BABE GL A2 NGGE A 7 و سدع‎ qaz ور‎ PAGI 
میتاءَ حدنتا‎ a حدثتاسعید‎ DA SS OLS el Sabah BUAS محمد بن‎ TVS bana 


Peak NGON ga gala pal ziz a Se TH 


Z 


AA رر‎ 


TEA بو‎ JAAN WAWAN) JA ga, VERLA 00 Sasa 
A رم فير‎ AA 


SS IS SES REA قطان فقاو‎ AH D [Awan يو قال‎ Usang NG 
Ae 5 IN IS AJAH A Pe AA وجل‎ 


SI Ata NG و‎ IAI uia أو لو‎ ISAT Ga JEG وم‎ Pa KH 
- Ag anna 


hang : LE SAN الدَاعِي‎ KAA ME ia BAFA 


AN aé Ms kaa gaii PANS مدا‎ Ha AANG Wa yee عليه‎ 
EA Ra عَ نحل‎ PTBA يَهوَسَلَم الئاس‎ Ae NGA 


ka a LAN» Ape 


6738. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubadah Telah mengabarkan kepada 
kami Yazid telah menceritakan kepada kami Salim bin Hayyan dan ia memujinya, telah 
menceritakan kepada kami Sa'id bin Mina' telah menceritakan kepada kami, atau aku 
mendengar Jabir bin 'Abdullah berkata, "Malaikat datang kepada nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam yang ketika itu sedang tidur, lantas sebagian malaikat berkata "Dia sedang tidur!" 
Sedang sebagian mengatakan "Mata dia tidur, namun hatinya selalu terjaga." Lantas mereka 
katakan, "Sesungguhnya sahabat kalian ini adalah perumpamaan, maka buatlah 
perumpamaan baginya." Lantas sebagian berkata, "Dia sedang tidur!" Sebagian lagi 
mengatakan, "Mata dia tidur, namun hatinya selalu terjaga." Lantas mereka katakan, 
"Perumpaman dia bagaikan seseorang yang membangun rumah, dan mengisi rumahnya 
dengan hidangan, lantas mengutus seorang juru undang, maka barangsiapa memenuhi 
undangan si pengundang, ia masuk rumah dan menyantap hidangan, sebaliknya barangsiapa 
tidak memenuhi sang pengundang, ia tak bakalan masuk rumah dan tidak pula menyantap 
hidangan." Para malaikat berkata, "Tolong takwilkanlah perumpaan itu agar dia paham." 
Lantas sebagian mengatakan "Sesungguhnya ia sedang tidur!" Sebagian lagi berkata, "Mata 
bolehlah tidur namun hatinya selalu terjaga." Lantas mereka katakan, "Rumah itu adalah 
surga, dan Sang pengundang adalah Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, artinya 
barangsiapa menaati Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, berarti ia menaati Allah, dan 
barangsiapa membangkang Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam telah membangkang 
Allah." Hadits ini diperkuat oleh Outaibah dari Al Laits dari Khalid dari Sa'id bin Abu Hilal dari 
Jabir, 'Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi wasallam menemui kami." 


rg 


A? Z 2 A 
AAN Eka Pan A حَدَتَاسُفْيَانُ‎ 3 A 
Kn يمينا وشمالا قدصلا‎ KE JAKA LAA PENA A YA EA 
ban دار‎ ana ag 
6739. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Al A'masy dari Ibrahim dari Hammam dari Khudzaifah berkata, "Wahai ahli alguran, 


bersikap istiyamahlah kalian, dengan demikian kalian telah menjadi pemenang yang jauh, 
sebaliknya jika kalian oleng kanan kiri, kalian telah sesat sesesat-sesatnya." 


2 


aah أيموسى قلي صلا‎ EA AAA نكا‎ E نو‎ ena 
< Ka PE AF ا اہ‎ 3 
l a LAGI PN P ARAS A 


LA 7 Kai IKA NGA Waa pE” 5 f, x 
Ga é AJA AS EA Ea Sa ai 


6740. Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Perumpamaanku dan perumpamaan risalah yang kubawa adalah bagaikan 
seseorang yang mendatangi sebuah kaum, lantas ia katakan, 'Hai kaum, aku telah melihat 
sebuah pasukan dengan kedua mataku, dan aku adalah pemberi peringatan orang yang 
telanjang, maka selamatkanlah kalian, selamatkanlah kalian." Lantas sebagian kelompok 
kaumnya mentaatinya sehingga mereka meneruskan perjalanan sehingga selamat, namun 
sebagian lain mendustakan dan tetap berada di tempatnya hingga pasukan menyerangnya 
mereka di pagi buta dan menyandera mereka, itulah perumpamaan orang yang mentaatiku 
dan mengikuti risalah yang kubawa, dan perumpaman orang yang membangkangku dan 
mendustakan kebenaran yang kubawa." 


eren عبد الله ر‎ BKB NG PE Ii SES Ka SUKANYA 


LA 
- 


rc Pa a17 د و ر ا‎ A, 21 21411 AA 0 
bya 555 رمن‎ PAS SN Baba para seiis gaad 


bÝ iasa Aen ISA a اتل‎ SS SN PETA 

20. SAN AN کی ا‎ RETI ع‎ 

ANGEL on padi NAS GAN, SA AE NYANG LAN NI A SU 
DNA 2r pa Pa 2. 


ie 3 yaa jab SIN GAS MIE AN NAN SAN IL‏ كَانُوا 


A 
“ge Pa 


LA 


ALAN sab d معد قال عم قو‎ aaia EA ل اله صل اميه وسم‎ ASI Sg 


GA PN IDA YAA AI SI قال ابن‎ GAL dj لقتال‎ Kal حَصَدَرَ‎ P3 


6741. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Laits dari Uqail dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin 
Utbah dari Abu Hurairah berkata, "Tatkala Rasululah shallallahu 'alaihi wasallam wafat dan 
Abu Bakar diangkat menjadi khalifah sesudahnya, serta beberapa orang Arab kembali kafir, 
Umar berujar kepada Abu Bakar, "Bagaimana engkau memerangi manusia padahal 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda 'Aku diperintahkan untuk memerangi 
manusia hingga mereka mengucapkan Laa-ilaaha-illallah, barangsiapa mengucapkan Laa- 
ilaaha ilallah, berarti ia telah menjaga darah dan jiwanya dariku kecuali karena alasan yang 
dibenarkan, dan hisabnya ada pada Allah, ' Lantas Abu Bakar berkata, "Demi Allah, sungguh 
akan aku perangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, sesungguhnya zakat 
adalah hak harta, demi Allah, kalaulah mereka mencegahku dari membayar unta yang 
pernah mereka bayarkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, niscaya kuperangi 
karena mencegahnya." Lantas Umar berkata, "Demi Allah, tiba-tiba tak ada pendapat lain 
selain aku melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi, aku 
sadar bahwa dia adalah benar." Ibn Bukair dan Abdullah menyebutkan dari Al Laits dengan 
redaksi 'inaaq Bukan `iqaal, sekalipun maknanya sama, unta, dan ini lebih shahih." 


3 A 7 
رو 07م ووو 200 وور“‎ la A22 A 227 Ph 2 ka Aa Pa 


A 
> م لدو‎ 


0 و‎ 4 7 Pera 2 2 Ba 2 A <. 32 0 G 2 5 
KENA EGA YA ARIS بن‎ era KAS AJB a 


-A EACEA GANING 2 رو و‎ TNs و > 2 2 رار‎ AÑ 
Pen MA AANG يدنيم عَمَرْوَ‎ EN AS الحر بن قي بن حصنو‎ 
K7 <a 221i رو و 0 ا‎ AIIA, 56 AN 2 LAYAN 

mN i IN AP ua وَمُشَاوَرَتِهِ كهولا كائو اأ‎ 


Z 
gre 


7 2 2 ص‎ 2 
ME JET Mr AJE Jala 
pa Z ر‎ 
LA 2 
5 SL AAN ANGGE ا‎ a 33 gi NG 2A وو‎ AEG KAWAH - 


AAA Ais khi la ANE ANISA SA‏ عَنَالْجَاهِلِينَ 


) وَإِنَّهَدَامِنَالْجَاهِلِينَقَوَ الله ما جاو هاعم Ka A‏ کاب اله 


6742. Telah menceritakan kepadaku Ismail telah menceritakan kepadaku Ibn Wahb dari 
Yunus dari Ibn Syihab telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, 
bahwa Abdullah bin Abbas radliallahu 'anhuma berkata, "Uyainah bin Hishn bin Khudaifah 
bin Badr datang dan singgah menemui anak saudaranya (keponakannya), Al Hurr bin Qais 
bin Hishn, dan dia termasuk sekian di antara sekelompok orang yang selalu didekati oleh 
Umar, qurra’ (ahli baca alquran), dan selalu mengikuti majlis Umar dan musyawarah- 
musyarahnya, baik yang berusia dewasa atau muda. Kemudian 'Uyainah berkata kepada 
keponakannya, "Wahai keponakanku, apakah engkau mempunyai kedekatan dengan amir ini 
sehingga bisa memintakannya ijin untukku sehingga aku bisa menemuinya? Al Hurr bin Oais 
lalu menjawab, "Baik, aku akan memintakannya ijin untukmu." Ibn Abbas berkata, "Lantas Al 
Hurr bin Oais meminta ijin untuk 'Uyainah. Tatkala Uyainah sudah menemui Umar, ia 
berkata "Wahai Ibnul khattab, demi Allah, engkau belum memberi pemberian yang banyak 
kepada kami, dan belum juga engkau berbuat adil diantara kami." Spontan Umar marah 
hingga ia ingin menghukumnya. Namun Uyainah mengatakan, "Bebaskan aku dari 
hukumanmu wahai amirul mukminin, sebab Allah berfirman kepada nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam-Nya: "Maafkanlah, lakukanlah yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil' 
(Os. Al A'raf 199), dan hukuman ini di antara kelakuan orang-orang bodoh. Demi Allah, maka 
Umar tidak jadi melakukan hukumannya ketika Uyainah membacakan kepadanya, Umar 
adalah orang yang selalu memegang teguh Kitabullah." 


- - 2 2 Pa 9 
1 ..7 AKR 2 NGANG “7 SCG? .غ40 مع‎ + NG wa L MAH 75ج‎ 21 he AA ع نياع‎ 
BIS peta ig فَاطِمَة‎ aa حدثتاعبداله ين‎ 
“af, NG لام‎ ANG وور‎ CREE “Tw | 4 off 2 بر‎ Ara A € 
207 A 


هي 
o 56 £ 2 4 a sQ 2 2 KA G‏ 
فَقَلْثٌ مَالِلنَاس فَأْشَارَتٌ بِيَدِهَاتَحُوَ Lala SO lgs SEKTE AN EA A‏ 
4 


A Z 


7 z 
Pd و‎ 01 


WAN A 0 AS {z و ر ر‎ bun 6 2 2 
GEN Bea AJE Sa GILA IA AS 


I 2‏ الل کار رع LK Alanez NG < Nar A FA‏ 
مق ام ی AI‏ الجَنْهَوَالنَارَ اوح ي ! انڪ تفكنو 35 القبورقريبًا مِنَفتَمَةِ الدَجَالٍ فأمًا 


s 


ANE BEE CA SAI FRAME ي آي دل‎ AI dya ja 
LAS NI ASN قات‎ NG ASI SS TI 333 AON 
PAKAH z 


KG) yas الاس‎ 


6743. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Hisyam bin 
Urwah dari Fatimah binti Al Mundzir dari Asma' binti Abu Bakar radliallahu 'anhuma, ia 
berkata, "Aku mendatangi 'Aisyah ketika gerhana matahari, orang-orang tengah shalat dan ia 
sendiri juga shalat. Aku pun bertanya, "Mengapa orang-orang melakukan shalat?" Lantas 
Aisyah mengisyaratkan dengan tangannya ke arah langit dan mengucapkan subhaanallah. 
Aku tanyakan, "Gerhanakah?" ia menjawab dengan mengisyaratkan kepalanya 'benar'. 
Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selesai shalat, maka beliau memuja dan 
memuji Allah kemudian bersabda: "Tidak ada sesuatu yang belum pernah kulihat, selain 
telah kulihat di tempat berdiriku ini sekarang, hingga surga dan neraka. Dan telah 
diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan mendapat ujian di alam kubur yang berdekatan 
dengan fitnah Dajjal. Adapun orang mukmin atau muslim -aku tidak tahu kepastian 
redaksinya, mana dari keduanya yang diucapkan Asma-, akan berkata, 'Muhammad telah 
datang kepada kami dengan membawa bukti-bukti yang terang dan kami memenuhi 
ajakannya dan kami beriman, hingga terdengar suara 'Tidurlah engkau dengan nyenyak, 
kami tahu bahwa engkau adalah orang yang yakin." Adapun orang munafik atau ragu-ragu - 
Aku tidak tahu mana yang diucapkan Asama- akan mengatakan 'Aku tidak tahu, aku hanya 
mendengar orang-orang berkata sesuatu, lalu aku menirunya'." 


S ڪدکيي مالف ڪن آي کاو عن اغ ج ناهر تر لري صل لمعنه‎ bas NE 


AAA JA ag کان قب‎ 3 PAS Ska Yana 3 
BALA Ga A AAS ANG) هو‎ Peran e 


6744. Telah menceritakan kepada kami Ismail Telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu 
Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, hanyasanya orang-orang sebelum kalian 
binasa karena mereka gemar bertanya dan menyelisihi nabi mereka, jika aku melarang kalian 
dari sesuatu maka jauhilah, dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka 
kerjakanlah semampu kalian." 


Bab: Hal yang dibenci dari banyak bertanya terhadap sesuatu yang tidak 
bermanfaat baginya 


رر و و PL‏ 4 رر 4 
م Ca‏ سو 2 MEP LA KL cd‏ س EA E‏ ى وام Pa‏ م و » ره همه 
Wage Gina‏ يدالمقر ئ حدثءًا سعيد SA‏ عقيل عن ابّنشهاب عن عامر Anaa‏ 
Tana‏ وك عكري ama‏ جيل ص ابن تي سن TET‏ 
LA‏ 


Seed ima NA Ah AE PETET ETE su 


A 


TA sta دي مل ىن دم‎ 
aa Ja Nyah èh ei 


6745. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid Al Mugri' Telah menceritakan 
kepadaku Said telah menceritakan kepadaku Ugail dari Ibnu Syihab dari 'Amir bin Sa'id bin 
Abu Wagash dari Bapaknya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Kaum 
muslimin yang paling besar dosanya adalah yang bertanya tentang sesuatu, lantas sesuatu 
tersebut diharamkan karena pertanyaannya, padahal sebelumnya tidak diharamkan." 


Pa Si pa par TER ACA AA PAS EA اقا‎ iis 


É في الْمَسْحجِدِمِنَ حص‎ vera MEA صل‎ NGE يِب‎ ELTE 


Ea 


MEN PES فقو اصو کا‎ ANN i TUAH رولا ا‎ 
25 E 6. - | 92 AN z2 NANA MGG د 22242% -? د اكه م‎ 22 723 
hong aei ge Kas 


e A pa 2 7 


A 2‏ 
٠ -3‏ دو 0 4 ANI‏ و ر 
| م ف يته إلا NGA WA‏ 


6746. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami 'Affan telah 
menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Musa bin Ugbah aku 
mendengar Abu Nadir menceritakan dari Busr bin sa'id dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi 
Shallallahu "alaihi wasallam pernah mengambil kamar di masjid dari tikar, lantas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam shalat di sana beberapa malam hingga beberapa sahabat 
berkumpul kepadanya, lalu disuatu malam mereka tidak mendengar suara beliau hingga 
mereka menyangka bahwa beliau tertidur. Sebagian sahabat lalu pura-pura batuk agar Nabi 
muncul menemui mereka, maka beliau pun bersabda: "Masih saja aku lihat kalian 
melakukan perbuatan kalian itu (shalat malam), hingga aku khawatir bahwa itu akan 
diwajibkan atas kalian, padahal jika diwajibkan atas kalian, niscaya kalian tak bisa 
melakukannya. Shalatlah hai manusia di rumah kalian, sebab seutama-utama shalat 
seseorang adalah di rumahnya selain shalat wajib." 


7 2 AE ا لواف عر‎ y ; ر یر‎ 
I an aan aa $ 


kada d‏ رسو NG‏ صل BIKE Eie a ae‏ اعَلَيّهالْمَسَألدَعَضِبَوَكَالَ 
a ENG ae‏ ارول Nun PAN AG‏ قال P‏ 


D 
4 


ci SABANG GAN ALI ra‏ عَمَرْمَابِوَ agta ar SISA a‏ ; قال 


CA 
ex 
C 
E 
Yaa 
a 


A 


ثوب إِلَ الله es‏ 


6747. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah dari Buraid bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam pernah ditanya tentang beberapa perkara yang tidak 
beliau sukai, tatkala mereka memperbanyak pertanyaan, maka beliau marah dan 
mengatakan: "Bertanyalah kalian kepadaku." Lantas ada seseorang berdiri dan bertanya, 'Ya 
Rasulullah, Siapa ayahku? ' Rasulullah menjawab: "Ayahmu Hudzafah." Kemudian ada laki- 


laki lain berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa ayahku? ' Rasulullah menjawab: 
"Ayahmu Salim, budak Syaibah." Dikala Umar melihat apa yang terjadi pada wajah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam karena marah, Umar berkata, "Kami bertaubat kepada Allah 'azza 
wajalla." 


Mas era Fa a GI SU VA KUTA LEK Ay عو‎ PEGA سی‎ yah 


CR 


KENAIKAN اله صل‎ Sa CAB AS WA 
وغل کل‎ PALA OA PIATU AN ANA 3 گان يو فيد‎ kas 5 
US saha Sa BERANDA ELANG YAN Las 


z - 


313 GAGANG گان کی غر‎ SJ KEL WASA) SN 57 


6748. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Warrad juru tulis Mughirah, berkata, 
"Mu'awiyah berkirim surat kepada Mughirah, 'Tolong tulislah kepadaku segala yang kau 
dengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam! Lantas Mughirah menulis 'Nabiyullah 
shallallahu 'alaihi wasallam sehabis shalat selalu memanjatkan doa: LAA-ILAAHA ILLALLAAH, 
WAHDAHU LAA SYARIIKA LAHU, LAHUL MULKU WALAHUL HAMDU WAHUWA 'ALAA KULLI 
SYAYIN OADIIR, ALLAAHUMMA LAA MAANI'A LIMAA A'THAITA WALAA MU'THIYA LIMAA 
MANA'TA WALAA YANFA'U DZAL JADDI MINKAL JADDU (Tiada sesembahan yang hak selain 
Allah, tiada sekutu bagi-Nya, Milik-Nya lah segala kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia 
Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang menghalangi apa yang Engkau 
berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau cegah, dan tidak bermanfaat 
kekayaan, dari-Mulah segala kekayaan) '. Dan Mughirah menulis, "Beliau melarang 
mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya dan menghambur- 
hamburkan harta. Beliau juga melarang mendurhakai ibu, mengubur hidup-hidup anak 
perempuan serta menghalangi orang lain memperoleh kemanfaatan." 


ےچ P.‏ 72 224 ادر د ANG INE 24 ANG KIAI £2 z‏ م 
Az‏ 


6749. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Tsabit dari Anas berkata, "Pernah kami di sisi Umar dan beliau 
berkata, "Kami dilarang mengada-ada." 


SN gana aa nag Ken Mi‏ ار 
z 9 Fang w‏ 2124% سد م ألم BN P Si‏ 
Nang SADINA 2 AN AAN lak GAN a ANANG NGE‏ 


A 


KA Aas BEGAL قد کر‎ KAN على‎ Ana asa PAN aan 


< 


SERU ; Neng NGANAN BELU IE NA 


Iio sad سَلَم انيفو‎ EA صل‎ NI 23 BAGS GAN SE STEAK مام ی‎ 
Ane LA 4 y PZA 

AAN NET KA RAGA DIA at 

Kala JB AS aas JÊNG سول اله‎ San ld جل فقال‎ 5 aj أش فقاء‎ 

Pd 2 8 PEA SAN Aa A Faza PA P 

Cm ÉS dera 23 IKa dag PAFS BAES Tae Bea Ia a5 


A ALA 2) SEKSI Pada gara ق‎ da UL SEA 


E PAM ذلك مقار ل عليه‎ AE Benoa 


SANA 


PAF Peran KAHAK Se ali MENGAN 


6750. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepadaku Mahmud telah 
menceritakan kepada kami Abdurrazag Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az 
Zuhri telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik radliallahu 'anhu, Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam berangkat ketika matahari telah miring, lalu beliau shalat zhuhur, selesai salam 
beliau berdiri di atas mimbar dan mengingatkan kiamat, beliau ceritakan bahwa menjelang 
kiamat terjadi peristiwa-peristiwa besar, kemudian berkata: "Siapa yang ingin bertanya 
sesuatu, silahkan! Demi Allah, tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu, selain 
kuberitakan kepada kalian selama aku masih berada di tempatku ini." Anas berkata, "Lantas 
Orang-orang menangis terisak-isak dan Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
memperbanyak bertanya: "Bertanyalah kalian kepadaku!" Anas melanjutkan, "Lantas ada 
seseorang berdiri menuju beliau dan bertanya, "Dimanakah tempat tinggalku ya Rasulullah?" 
Beliau menjawab: "Kamu di neraka." Lantas Abdullah bin Khudzaifah berdiri dan bertanya, 
"Siapa ayahku ya Rasulullah?" Nabi menjawab: "Ayahmu Hudzaifah." Anas melanjutkan 
perkataannya, "Nabi memperbanyak bertanya: "Bertanyalah kalian kepadaku, bertanyalah 
kalian kepadaku." Lantas Umar meletakkan kedua lututnya dan berkata, 'Kami ridla Allah 
sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai 
Rasul." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lantas terdiam ketika Umar mengucapkan yang 
demikian. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Demi Dzat yang diriku 
berada di tangan-Nya, tadi telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka dibalik tembok ini 
ketika aku shalat, dan belum pernah kulihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini." 


PA SAYO خی مو تی ب‎ MAAN CAK Ubi Sang 396 ge NE KE £ (TEA ATA 
LA MSN Ai NA َرَت‎ LIGA AI í DERE 


6751. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim Telah mengabarkan 
kepada kami Rauh bin Ubadah telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah mengabarkan 
kepadaku Musa bin Anas berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Seseorang 
bertanya 'Wahai nabiyullah, siapa ayahku?" Rasul menjawab: "Ayahmu si A." Lantas turunlah 


ayat: '(Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu...). (Os. 
Al Maidah: 101) 


Ma EA AN GN NE GENG AAA SG ااال ًا‎ 
wA 


سول الله صل الله JUN Se‏ لو اها انه حال IS‏ 


A 


A 


NG is 


TE 


le 


شَيّءِقَمَنَخَلَقَ الله 


6752. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Shabbah telah menceritakan kepada 
kami Syababah telah menceritakan kepada kami Warga' dari Abdullah bin Abdurrahman aku 
mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Manusia tidak henti-hentinya bertanya hingga saling bertanya 'Allah adalah pencipta segala 
sesuatu, lantas siapa yang menciptakan Allah? ' 


PN Kiang 2 5 3 LLE 53 dz 2‏ 2 واه 2 و ع انلام 
aka BSA Sha‏ ميم ay‏ عِيسَى LN Ap NA‏ لعن 
PA aa‏ يمره EES 543 ga ae‏ 
i AD Ka‏ بَعْضم سلو Ge JUARA IE, Sa êh As‏ 
KS‏ هو SERAHAN NASI AIA JA A3‏ 


A 


0 و‎ , 25 2 
AA Ag عَنَالوُو‎ sáb ss JGA & صَعِدَالْوَ ي‎ PRE AE) 


6753. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid bin Maimun telah 
menceritakan kepada kami 'Isa bin Yunus dari Al A'masy dari Ibrahim dari 'Algamah dari Ibn 
Mas'ud rahiyallahu'anhu berkata, "Pernah aku bersama nabi shallallahu "alaihi wasallam di 
sebuah kebun Madinah sedang beliau menyandarkan punggung, lantas beberapa orang 
Yahudi lewat, dan sebagian mereka mengatakan 'Coba tanyailah dia tentang roh! ' Sebagian 
berkata Jangan kalian tanyai dia tentang itu, sebab yang kalian benci tidak bisa 
memperdengarkan kepada kalian." Namun sebagian mereka berdiri dan bertanya "Wahai 
Abul Oasim, beritahukanlah kami tentang roh! ' Lantas beliau berdiri beberapa saat 
mengamat-amati, maka aku tahu bahwa beliau sedang menerima wahyu, maka aku 
berusaha menyingkir dari beliau, hingga wahyu terangkat, kemudian beliau bersabda 
mengutip ayat: '(Mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah bahwa roh itu urusan 
Rabbiku) ' (Os. Al Israa': 85). 


Bab: Mencontoh perbuatan Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wa Sallam 


“17 Cant 15 


n RE کک‎ 5 eS عدا‎ 
NT e Mat 
g Aa TAU WAN 2-5 
kg akta atasi Iga فتَبَذْهُوَ قال إذ‎ AG $ 
3 


AN 
{2A 


Hera SES 


6754. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam memakai cincin emas, lantas para sahabat juga membuat cincin emas, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh, aku dahulu memang memakai cincin 


emas, lantas beliau membuangnya dan bersabda: "Sekali-kali aku tidak bakalan 
memakainya lagi, " maka para sahabat juga membuang cincin mereka." 


Bab: Berlebih-lebihan dalam memahami ilmu dan agama serta berselisih di 
dalamnya adalah perkara yang dibenci 


JBS PE Kala عن الرهُر ي ڪَ ناي‎ Ih SANA am SS We NAS NE SIS 


r‏ ور 


a LA SAHIH LA BSA IA DIA 
Ha sasa AN مم‎ JA BI NG YES ga 
He Li, SW Ls Hla aé علد‎ BI LANSIA 515 deni 


6755. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari 
Abu Hurairah mengatakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jangan kalian 
berpuasa wishal!" Para sahabat menyatakan protesnya "Namun anda sendiri berpuasa 
wishal!" Nabi menjawab: "Aku tidak seperti kalian, Tuhanku selalu memberiku makan dan 
minum." Namun para sahabat tidak juga menghentikan wishalnya." Abu Hurairah 
melanjutkan, "Maka Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam terus melakukan wishal bersama 
mereka dua hari atau dua malam, kemudian para sahabat melihat hilal (bulan sabit). Lantas 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalaulah bulan sabit ini terlambat, niscaya aku 
tambah puasa wishalnya, " seolah-olah beliau ingin menghukum mereka." 


ia daan PA aan JAENA NA aka PENA ra‏ أ يقال 
aii GANG PM EE MAM Meja AN esa tt‏ 
سني Ko) IA YES La Pe MN KTI‏ 

x ao o o Al GS NE NA NS ِل‎ aé 7 


BELIA قا‎ yaa sh a iiia h é 


4 


AN GA) AAA BINA) YENG AA JAN NYANG 
{i N36; PM as Tk AAN II SAKA 


6756. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafs bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy Telah menceritakan 
kepadaku Ibrahim At Taimi Telah menceritakan kepadaku Ayahku mengatakan, " Ali 
radliallahu 'anhu berpidato kepada kami di atas mimbar dari batu bata yang dipanggang 


yang di atasnya tergeletak pedang berisikan lembaran catatan yang menggantung. Lantas Ali 
berkata, "Demi Allah, kami tidak mempunyai kitab suci yang dibaca selain Kitabullah dan apa 
yang terdapat dalam lembaran catatan ini." Lantas Ali membukanya, ternyata isinya gigi-gigi 
unta dan ternyata isinya ada pernyataan, "Kota Madinah adalah haram semenjak 'Air 
(gunung di Madinah) hingga sini, maka barangsiapa melakukan keonaran (pelanggaran) di 
sana, maka baginya laknat Allah, laknat malikat dam manusia secara keseluruhan, Allah tidak 
menerima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan dalam lembaran catatan 
itu ada pernyataan 'Barangsiapa bersekutu kepada suatu kaum tanpa seijin sekutu 
sebelumnya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia, Allah tidak 
menerima amalannya, baik yang wajib maupun yang sunnah." 


Pe a La DA Sis JAENA SAS paka AR Sis 
TAH KALA Jo NGA KIAI حص فيه‎ Aa AFA! AA AWEH) 


Z CA IM 


BPA AA ga EN AN NG Laa 


6757. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah mencerikan kepadaku Al A'masy telah menceritakan kepada kami Muslim dari 
Masrug berkata, " Aisyah radliallahu 'anha berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
membuat sesuatu yang diperbolehkan bagi beliau, namun ada beberapa sahabat yang 
mengingkarinya (tidak mau menyatapnya). Berita itu kemudian sampai kepada nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau kemudian memuja dan memuji Allah, lantas berkata: 
"Apa alasan mereka itu menyingkiri sesuatu yang aku buat, demi Allah, aku adalah manusia 
yang paling mengenal Allah dan paling takut kepada-Nya." 


din Z 7 


NN GIS ESA AE EECA ماتلا حتاو کی‎ PRA SS 
Nee ME تمي‎ AN play Je Yep ab JM 
a ur dR بالأقر‎ 
b dasa NRANG 2 اي ار‎ KISI 
TES انا ي‎ ba PIA 3 IK A52 اا‎ 
Agate SIA AM کل ڪن اريو غي‎ PA عمد‎ PNG 


NN 


6758. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mugatil telah mengabarkan kepada 
kami Waki' telah mengabarkan kepada kami Nafi' bin Umar dari Ibn Abu Mulaikah berkata, 
"Hampir saja dua orang pilihan, Abu Bakar dan Umar, binasa tatkala utusan Bani Tamim 
menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, salah satu diantara dua sahabat pilihan itu 
menunjuk Agra' bin Habis At Tamimi Al Hanzhali, saudara Bani Mujasyi', sedang lainnya 


menunjuk lainnya. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, 'Kamu inginnya menyelisihiku 
saja!" Umar mengelak seraya mengatakan, "Aku sama sekali tak berniat menyelisihimu! 
Suara keduanya terus semakin gaduh di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga 
turunlah ayat: '(Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian 
diatas suara Nabi) ' (Os. Al Hujurat: 2-3). Ibnu Abu Mulaikah berkata, " Ibnu Zubair berkata, 
"Di kemudian hari Umar -dan ia tidak menyebutkan dari kakeknya maksudnya Abu bakar- 
jika mengajak bicara dengan nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan suatu pembicaraan 
seperti orang yang mengadakan pembicaraan rahasia, tidak sampai terdengar orang lain 
hingga betul-betul ia memahaminya." 


KE HB PN 1S ESA in LAI SAS Ja SAS 
$46] SEE HAL jat SA ضدمُئو‎ AN AAN 

SI ÉL jÉ KA PAI MANA gah as SN الئاس من‎ Kai TEA 
IE gah gas Na AN SELAI SG na 
Maan kasa S as قال رسو لاله صل اع‎ ARAH الئاس‎ 
WAL کت لأسيب مىك‎ Kanak an S 


6759. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari 
Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda ketika sakitnya: "Suruhlah Abu bakar untuk mengimami orang-orang." 
'Aisyah berkata, "Aku katakan, 'Abu Bakar jika menggantimu, ia tidak bisa membaca bacaan 
secara keras hingga terdengar makmum karena suka menangis, suruh saja Umar untuk 
mengimami orang-orang! Namun Nabi tetap berkata: "Suruhlah Abu Bakar untuk 
mengimami orang-orang! Aisyah katakan, "Karenanya aku sarankan kepada Hafsah 'Tolong 
sampaikan kepada nabi, 'Abu Bakar jika menggantikanmu, ia tidak bisa membaca dengan 
keras sehingga terdengar makmum karena suka menangis, suruh saja Umar untuk 
mengimami orang-orang! ' Hafshah kontan mengerjakan saran Aisyah. Lantas Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalian ini seperti saudara-saudara Yusuf saja (yang 
gemar berkomplot), suruh Abu bakar untuk mengimami orang-orang!" Maka Hafshah 
berkata kepada Aisyah, "Ternyata aku tidak memperoleh kebaikan dari saranmu." 


JG GAN aaa عَنْسَهْ ل‎ & P SI ِا يذب‎ SIN آدَمُحَدَتْنَا مْحَمَّدْبّنُ‎ NS 


جا MEA sai GAN Ap EA NIAS Pedia‏ هبه 
AN Kak : a AE GANG‏ ايهو Jadah‏ 
in YANG Pai 2 N JA SS AE Ia ANE a SAS‏ 


A - 
A JAG A O چ عن‎ 


LÊNGGANA عاص‎ ali 61 ANA IS sales la D 


X AMI, Ai ara SIG AL Z SUUET‏ َقَارَكَهَاوَكَمْ 
ANANE D PA Da‏ 
PA SAKSI, anta‏ فصو املو حَرَة Se PEES NAN‏ 
ss Si PN ANE SIA [WA Taj‏ 


6760. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin Abdurrahman bin Abu Dzi'b telah memberitakan kepada kami Az Zuhri dari Sahl bin Sa'd 
as Sa'idi berkata, "Uwaimir Al 'Ajlani datang kepada 'Ashim bin Adi dan berkata, 'Bagaimana 
pendapatmu jika seorang laki-laki menemukan isterinya bersama laki-laki lain, lantas si 
suami membunuh laki-laki itu, apakah kalian lantas membunuh si suami karena 
pembunuhannya? Tolong tanyakan kepada Rasulullah untukku wahai Ashim!" Lantas 'Ashim 
bertanya Nabi shallallahu "alaihi wasallam. Rupanya nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak 
menyukai banyak tanya dan bahkan mencelanya. 'Ashim pun pulang dan mengabarkan 
kepadanya bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak menyukai banyak tanya. Spontan 
'Uwaimir berkata, 'Sungguh akan kudatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam! ' Uwaimir 
datang, sedang Allah ta'ala telah menurunkan alguran di belakang 'Ashim. Nabi terus 
berkata: "Allah telah menurunkan alguran di tengah-tengah kalian." Lantas Rasul memanggil 
suami-isteri itu. Keduanya hadir dan saling meli'an. Kemudian Uwaimir berkata, 'Berarti kau 
dusta terhadap isteriku ya Rasulullah, jika aku terus mempertahankannya. Nabi pun 
langsung memisahkan si wanita dan tidak menyuruh si suami untuk memisahkan, dan 
pemisahan ini menjadi sunnah (pedoman) bagi suami-isteri yang saling meli'an. Kemudian 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda "Tolong cermatilah bayinya, jika si wanita 
melahirkan bayi yang merah dan pendek, seperti tokek, maka aku tak berpendapat selain 
Uwaimir telah bohong, namun jika si wanita melahirkan bayi yang matanya hitam kelam 
yang mempunyai dua pantat, maka aku tak berpendpat selain Uwaimir telah jujur sehingga 
si wanita yang keliru." Di kemudian hari si wanita melahirkan bayi yang ciri-cirinya sangat 
disanksikan (sangat tidak menyerupai ayahnya)." 


ل ی A‏ اج لون ني A‏ ر 00 5 p‏ ور 
UE SAS‏ ښيو AJAR LEAN SL‏ ب قال خرن مَالك بأو u‏ 


Z 


IS ELIA il ES نمطم‎ ME NASA 565 gahi 


MAN 25 SA e Wb SAN NT 


P 
4 م‎ a 


A 6 ور‎ 2, An LA? SA naa PP 27 pan 
insa bal بْدَيا أْمِي‎ KIK DENEA SS 


in AD 0 Pa A 2 0 ار‎ ta. 
0 GANG gabah NA ASASI اكير قال اندو‎ na Nu 


ANE AN TN ا‎ jai تاللا دو تفا‎ TS yaa الله ا‎ TN E 2 


AR a مومه‎ 


Se SAS éE 5 ُمَرْعَلَ عي‎ JAK NG lah وَسَلَّمتَفْسَهُكَالَالوَ‎ 


Pi 


A‏ ر 


Wa BL AM Angs z2 NA َلك قلاعم قال‎ NG ka saki سول اله صل الله ا‎ 


SAN al aha BJ gala ja : an‏ فول أَقَاءَاسَمُعَلٌ 


A 


GA aa alel SA ÁN AES Jr SI la 33 
A Sel AN AN sê PN 
PAN a GE Ga SEA IS LAN IK 
ana Sasa NE Why ala sara ی ليهو‎ nag 


g 7At LAK -oz AN e G2 JL وس إن‎ NGA. AA 
MEN ESA SAS SES LA JA BLS ALS عباس‎ SANA J 


P Ke Mui AI ii 
BE وَعَبَاسِتَرْعْمَانٍأَنَأََابَكر‎ Pen Pd 


SEA SB si SET ES KEN Sea اله يعم ةفاضاو ق بار ر‎ 


4 


Pn O T ضام‎ Nalaka 


NG KAL Sen‏ موا Ikat a, ia RUSA 3S‏ مِنَابَّنِ أخِيكوَأآتَاني 
A > LA ex‏ 


هداس اني KAB) PANA east Talas,‏ ا مِيكَاقَهُ 


0 


Jai Kogan KAI‏ به رسو Aa sela SA‏ 7 وَيِمَاعَمِلُتفِيهَا 
Ja SALAK ASN LISA YNA JKN) AIA‏ 

P A -‏ م 4 - - ر ع 
BAN JELAS‏ عم قبل َل ع Sasana‏ 


A A pa 


AN LAM Be PUS Jaan aa bian‏ فبا 
NGA) SAS EATE US AAS‏ كُفِيكُمَاهًا 


6761. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami 
Al Laits telah menceritakan kepadaku 'Ugail dari Ibn Syihab berkata, telah mengabarkan 
kepadaku Malik bin Aus an Nashri, dan Muhammad bin Jubair bin Muth'im pernah 
mengingatkan aku tentang hal itu. AKu menemui Malik dan aku bertanya kepadanya." la 
meneruskan, "Aku terus bertolak hingga kutemui Umar, kemudian penjaga rumahnya 
bertanya, "Apakah engkau berkenan memberi ijin Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zubair, 
dan Sa'd untuk bertemu?" Umar menjawab, "Ya." Mereka pun masuk, mengucapkan salam 
dan duduk. Si penjaga pintu bertanya lagi, "Apakah anda memberi ijin untuk Ali dan Abbas" 
Umar pun mengijinkan keduanya. Abbas kemudian bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, 
putuskanlah antara aku dan orang yang zhalim yang mencela." Sekelompok orang yang di 


antaranya Utsman dan para sahabatnya kemudian berkata, "Wahai Amirul Mukminin, 
putuskanlah antara keduanya dan nyamankanlah salah satunya dari yang lain." Umar 
menjawab, "Tolong kalian yang bijak, aku bersumpah atas kalian dengan nama Allah yang 
karena ijin-Nya langit dan bumi tegak. Tahukah kalian bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah (bukan 
warisan) '? Maka kumpulan sahabat tadi menjawab, "Memang beliau pernah bersabda yang 
demikian ini." Umar lalu menemui Ali dan Abbas seraya berkata, "Aku bersumpah atas kalian 
dengan nama Allah, bukankah kalian berdua tahu bahwa Rasulullah pernah bersabda yang 
sedemikian tadi?" Keduanya menjawab, "Ya." Umar lalu berkata, "Karenanya aku sekarang 
bicara kepada kalian tentang masalah (harta nabi). Sesungguhnya Allah mengkhususkan 
hanya untuk rasul-Nya shallallahu "alaihi wasallam dalam hal harta ini, suatu yang tak akan 
diberikan-Nya kepada seorang pun, sebab Allah berfirman: "(Apa yang Allah berikan kepada 
rasul-Nya dari para tawanan, yang kamu dapatkan dengan tanpa mengerahkan... dan 
seterusnya (Os. Al Hasyr; 6), kesemuanya ini adalah khusus bagi Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam. Kemudian demi Allah, beliau tidak memberikannya dan tidak pula 
menganugerahkanya secara khusus untuk kalian. Dahulu Rasul telah memberikannya kepada 
kalian dan membagikannya di tengah-tengah kalian, hingga harta ini masih tersisa. Dan Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam memberi belanja tahunan kepada keluarganya dari harta ini, 
kemudian beliau tarik sisanya dan beliau jadikan sebagai harta Allah, dan begitulah beliau 
mengelola hartanya semasa hidupnya. Aku bersumpah atas kalian dengan nama Allah, 
bukankah kalian tahu terhadap itu semua? Mereka menjawab, "Ya." Kemudian Umar 
berkata kepada Ali dan Abbas, "Aku bersumpah atas kalian dengan nama Allah, bukankah 
kalian berdua tahu tentang ini semua?" keduanya menjawab, "Ya." Umar meneruskan 
bicaranya, "Kemudian Allah mewafatkan nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, lantas Abu 
Bakar mengatakan aku adalah wali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sehingga Abu 
Bakar mewenanginya dan mengelolanya sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
mengelolanya, dan kamu ketika itu juga ada." Lantas Umar menghadap Ali dan Abbas 
dengan mengatakan, "Kalian beranggapan bahwa Abu Bakar seperti ini dan seperti ini, 
padahal Allah tahu bahwa dia terhadap harta itu betul-betul jujur, baik, lurus, dan mengikuti 
kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu bakar, maka aku (Umar) katakan bahwa aku 
sekarang adalah wali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan juga wali Abu bakar, maka 
aku mewenangi harta itu dua tahun yang aku kelola sebagaimana Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan Abu Bakar mengelola, lantas anehnya kalian berdua mendatangi aku 
sedang kalian kompak, sama-sama sepakat, kamu menemuiku untuk meminta bagianmu 
dari anak saudaramu (ucapan ini Umar tujukan kepada Abbas, sebab ia adalah paman 
Rasulullah), sedang si ini (maksudnya Ali) datang kepadaku memintaku bagian isterinya dari 
ayahnya (Ucapan ini Umar tujukan kepada Ali, sebab ia adalah menantu Rasulullah). Maka 
aku katakan, 'Jikalah kalian berkenan, harta itu aku serahkan kepada kalian berdua, hanya 
kalian harus menerima resiko tanggung jawab dari janji Allah dan ikrar-Nya, yaitu agar kalian 
berdua mengelolanya sebagaimana Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam mengelola, dan 
juga sebagaimana Abu Bakar mengelola, dan juga sebagaimana aku mengolala semenjak aku 
mewenanginya. Kalaulah kamu berdua tidak bisa, tolong jangan kalian berdua mengajakku 
bicara tentang harta itu, jangan kalian berdua berkata, 'Serahkan harta itu kepada kami 
berdua' lantas aku katakan, 'kuserahkan kepadamu berdua'. Adapun sekarang, aku 
bersumpah kepada kalian dengan nama Allah, bukankah telah aku serahkan sekarang 
kepada keduanya?" Beberapa kumpulan sahabat yang hadir menjawab, "Benar, " lantas 
Umar menghadap Ali dan Abbas seraya berkata, "Aku bersumpah atas kalian berdua (dengan 
nama Allah), bukankah telah aku serahkan kepada kalian berdua masalah harta itu?" 


Keduanya menjawab, "Benar." Umar kemudian berkata, "Apakah kalian berdua mencari-cari 
keputusan selain itu setelah memperolehnya dariku? Demi Dzat yang karena seijin-Nya bumi 
dan langit menjadi tegak, selama-lamanya aku tidak akan memutuskan keputusan selain itu 
hingga kiamat tiba. Maka jika kalian berdua tidak mampu, serahkan saja kepadaku, sebab 
aku bisa mengganti kalian berdua." 


Bab: Dosa orang yang menempati suatu tempat dengan membuat kerusakan 

<£ A a z4 2 159 7 ر و‎ A 159. 
Gt ر ا و‎ MAN هام‎ h KA 26 AK 20 Tap Pa 
فيا حَدَنَا فَعَلَيّه عَم الله‎ SIS ALS eT BS عَليَهِوَسَلمالمَدِيتة قال نعي ماب‎ 


z 


kasa NO MA AA Las Ya, 


6762. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami 'Ashim berkata, "Aku bertanya kepada Anas, 
"Bukankah Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah mengharamkan Madinah?" Ia 
menjawab, "Benar, yaitu antara ini hingga itu, demikian pula tidak dibenarkan pohonnya 
ditebang, barangsiapa mengada-adakan keonaran (pelanggaran) di sana, maka baginya 
laknat Allah, malaikat dan semua manusia." 'Ashim berkata, "Musa bin Anas mengabarkan 
kepadaku, bahwa beliau mengatakan: "Atau melindungi orang yang berbuat salah." 


Bab: Pendapat yang tercela dan giyas yang berlebih-lebihan 


A تو‎ as Sa CSS 


A N 


SS 5 Sagala FAES aae 4 Kaka و‎ pb AN EA Ki JENG 


AA ووو‎ 


bae HANG P anak Fr AN 9 pa sÝ 
عاش عر عا‎ nian baba os نی‎ JAE کاس جھال‎ 
Sage ita SERA ag SIA يي‎ Sr, ate Ba Lan 
BEA En SS Kn ِي‎ SI ina abani SAS 
Ip SAS حفط‎ MANG 


6763. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Talid telah menceritakan kepadaku Ibn 
Wahb telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Syuraikh dan lainnya dari Abul Aswad 
dari 'Urwah berkata, " Abdullah bin Amru mendatangi kami dan kudengar ia berkata, 'Aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 
tidak mencabut ilmu setelah la berikan kepada kalian secara spontanitas (sekaligus), namun 
Allah mencabutnya dari mereka dengan cara mewafatkan para 'ulama yang sekaligus 
tercabut keilmuan mereka, sehingga yang tinggal hanyalah manusia-manusia bodoh, mereka 
dimintai fatwa, lalu mereka memberikan fatwa berdasarkan logika mereka sendiri, mereka 
sesat dan juga menyesatkan." Hadits ini kemudian aku ceritakan kepada 'Aisyah, isteri nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam, Ketika Abdullah bin Amru berhaji, 'Aisyah berkata, "Wahai anak 
saudaraku, tolong temuilah Abdullah dan carilah kepastian (riwayat) darinya sebagaimana 
riwayat engkau ambil darinya. Aku pun mendatangi Abdullah dan aku tanyakan kepadanya. 
Abdullah kemudian menceritakan kepadaku dengannya seperti yang ia ceritakan kepadaku, 
lalu kudatangi 'Aisyah dan aku kabarkan kepadanya. la pun terkagum-kagum dan berkata 
"Demi Allah, 'Abdullah bin 'Amru memang betul-betul hafal." 


P 2 ada AENG basa SNG ANANA 
KENE nia Joz MWE 8 MEN سی‎ SAS يفول حو‎ LS E r A Sd 27 ه في‎ A PEA 
î A 


يو اپل قال قال AN NJÊNG Gang a‏ ڪل AA an‏ يماي 


ا 
r‏ 
ستطيع 5313 


JANG PAS AE ass Dae da sai "AE AARE : kak ah Ija 


امسا 
N‏ 
¥ 
5 


4 
د 


د 
57 لو ير Z2?‏ عو 


Into SAJA» NG AIA KEB ANGKER مر‎ ANK 


ra 


ete 


2 
74 B8. 
OR وبست‎ 
A 
A 


6764. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abu 
Hamzah aku mendengar Al A'masy ia berkata, "Aku mendengar Abu Wail berkata, "Apakah 
engkau menyaksikan perang Shiffin?" la menjawab, "Ya. Aku mendengar Sahl bin Hunaif 
berkata." (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail 
telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Al A'masy dari Abu Wail ia berkata; Sahl 
bin Hunaif berkata, "Wahai manusia, telitilah logika kalian terhadap agama kalian, sebab 
ketika hari-hari Abu jandal disiksa, aku berpendapat kalaulah bisa akan kutolak perintah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan tidak akan kami letakkan pedang kami yang 
berada di atas pundak kami karena suatu hal yang menjadikan hati kami sangat miris, hanya 
pendapat kami --alhamdullillah-memudahkan kami menerima sesuatu yang akhirnya bisa 
kami sadari, yang sangat berlawanan dengan kejadian yang ada." Al A'masy berkata, "Abu 
Wail berkata, "Aku pernah menyaksikan perang Shiffin, dan alangkah buruk tragedi perang 
shiffin." 


Bab: Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam menjawab saya tidak tahu atau diam ketika 
wahyu belum turun kepadanya 


KENAPA KAA عت‎ sa ANGE Bae Ba 
Bias وَهْمَامَاشِيَانِقَاَتَانييوَة‎ SAGA Ag ZA - 3 ya ZA EN ye yÉ á 
DAL ر رود و‎ 7 


Ba is BEN ANA 


4 2 2. 
es 


Hn ANGIN أضتان مل‎ Ya كن ت يي‎ BIAN Le 


2 A 


SAR 
A 


6765. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan berkata, aku mendengar Ibnul Munakdir berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah 
mengatakan, "Saat aku sakit Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan Abu Bakar 
membesukku dengan berjalan kaki. Keduanya menjengukku sedang aku dalam keadaan 
pingsan. Lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berwudlu dan menuangkan wudlunya 
kepadaku sehingga aku siuman. Kemudian aku katakan, "Wahai Rasulullah, " dan terkadang 
Sufyan menyebutkan "Hai Rasulullah (bukan Wahai namun Hai), bagaimana harus aku 
putuskan masalah hartaku? Dan bagaimana yang harus kuperbuat terhadap hartaku?" Jabir 
berkata, "Beliau tidak menjawabku dengan suatu apapaun hingga ayat tentang waris 
diturunkan." 


Bab: Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam mengajari umatnya berdasarkan wahyu 
سَعِيدٍ‎ ES ra من‎ JABA KA jaga ڪد كتا‎ AA ia 

WK Jas ba asa JK NM, BU a saé a AN EA Pe Gd Aa 

NGANG ANG NA ATUN SA Un ALAN GK AU مِنْكَفسِكَ‎ 


IS ر‎ P; AZ A ja A w ZA Z Ee 277247 
KANGA NGENE Gi KAMA bala PAT SENAI San 


NAH HANG sen LA ALIS JÊNG Gan گان ها‎ NY ELSA A 


”: 
ESEE T OE ER l2 °” سور اع رج‎ WE 
P KAI 5 أت : أت‎ ESN ag “| ف‎ 
OM 9 MSN 9 A9 د مردين م‎ 
Pu A = A 


6766. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Abu'Awanah dari Abdurrahman bin Al Ashbahani dari Abu Shalih Dzakwan dari Abu Sa'id, 
bahwa seorang wanita menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menyampaikan 
uneg-unegnya, "Wahai Rasulullah, orang laki-laki sudah biasa datang kepadamu dan 
menimba hadits, maka tolong berilah kami jatah harimu sehingga kami bisa menemuimu dan 
anda dapat mengajarkan kepada kami ilmu yang telah Allah ajarkan kepada anda." Rasul 
mengiayakan dengan bersabda: "Boleh, berkumpullah kalian pada hari ini dan ini, di tempat 
si fulan dan fulan, " maka para wanita pun berkumpul dan Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam mengajari mereka ilmu yang telah Allah ajarkan kepada beliau. Kemudian 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita itu: "Tidaklah salah 
seorang di antara kalian melahirkan tiga anak (yang shalih), kecuali ketiga anak itu akan 
menjadi penghalang neraka baginya." Maka ada seorang wanita yang bertanya, 'Wahai 
Rasulullah, bagaimana kalau hanya dua?" Wanita itu mengulanginya hingga dua kali. Maka 
Rasulullah menjawab: "Sekalipun hanya dua, sekalipun hanya dua." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam: "Akan senantiasa ada sekelompok 
dari umatku" 


Aa yaa ل‎ Je Eka EME JAAN SAW Ya NET Tg PN GAN A 


6767. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Ismail dari Oais dari 
Mughirah bin Syu'bah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Akan 
senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegar di jalan kebenaran hingga keputusan 
Allah datang kepada mereka, dan mereka selalu tegar dalam jalan kebenaran." 


- 
Tx 2. 


- 2 KS, 1 222 

حَد نتا Was Jae‏ وه ڪن يوس ڪنان شها ب Kana 3 SKA KN‏ سيعت معَاو pi‏ فى 
و 

A 2 A9 2. $ ZA Sana! ? |‏ ب w eA RZA?‏ ع .ا للا 

a ADA yi MEA NGABA JAH NGE bada Tok en‏ يعقهه ا ينو إِنْمَا 


A 
Pi 


LA 
NG 


ANI A NR 4 REN 5 Ll 5 Aa 


6768. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb 
dari Yunus dari Ibn Syihab telah mengabarkan kepadaku Humaid berkata, aku mendengar 
Mu'awiyah bin Abu Sufyan berpidato dengan berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda, "Barangsiapa yang Allah kehendaki menjadi baik, maka Allah 
menjadikannya pandai terhadap urusan agamanya, hanyasanya aku membagi sedang Allah 
Sang pemberi, dan keadaan umat ini akan terus senantiasa lurus hingga kiamat tiba, atau 
dengan redaksi, 'hingga keputusan Allah tiba." 


Bab: Mengenai firman Allah: "Atau Dia mencampurkan kepadamu golongan- 
golongan yang saling bertentangan" 


UII ASN Al ab pt عمدو‎ AR Ka pa HE حَد‎ 
Asia MAS ne 3 SAH AG la saé PAI an Ag 


قَالَ قال اء رو جك وين خت از جيڪم) الا PA AO NAN‏ لت او يلڪم 


Da PEM Ang بَعْضِ)‎ TEA باس‎ an يُذِينَ‎ HK 


6769. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan, 'Amru berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma berkata, 
"Ketika diturunkan kepada Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam ayat: "Katakanlah, Dialah 
Allah yang mampu mengutus siksa kepada kalian dari atas kamu) ' (Os. Al an'aam: 65), maka 
Rasulullah berdoa: 'Aku berlindung dengan wajah-Mu, "(Atau dari bawah kakimu) ', Nabi 
berdoa: "Aku berlindung dengan wajah-Mu, " maka dikala diturunkan: "(atau menjadikan 
kalian berkelompok-kelompok dan menjadikan sebagian di antara kalian merasakan 
keganasan sebagian yang lain) ', maka Rasulullah bersabda: "Perpecahan dan keganasan 
konflik ini lebih ringan, atau beliau katakan 'lebih remeh." 


Bab: Perumpamaan suatu hukum dengan sesuatu yang telah Allah jelaskan 
hukumnya 


ANDHE ii ڪن ائ هاپ ڪ ناي‎ A Abi ج دي ائ هپ‎ AE A Ata 


LA “3 A Z e 


AE Ag Aa Ar AI As NAS عاي هري‎ 


ا 


JANG LE IMA MIE SIG Sa Jaa saleh لالص الله‎ AJA SI 
ABIS JUS عقر‎ ANG me BEBAS ARAH 


KANGA LA عَدُوَكمْ‎ pée 


6770. Telah menceritakan kepada kami Asbagh bin Al Faraj telah menceritakan kepadaku Ibn 
Wahb dari Yunus dari Ibn Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, 
bahwa ada seorang laki-laki arab badui (nomade, primitive) mendatagi Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan berujar, "Isteriku melahirkan bayi hitam pekat dan aku memungkirinya." 
Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Bukankah engkau juga mempunyai 
unta?" la menjawab, "Benar." Nabi bertanya lagi: "Lalu, apa warnanya? ' la menjawab, 
"Merah." Nabi bertanya lagi: "Bukankah di sana juga ada belang kecoklatan?" Si arab badui 
menjawab, "Betul, di sana ada belang warna coklat." Nabi bertanya lagi: "Lantas dari mana 
warna itu datang?" Si arab badui menjawab, "Boleh jadi akar keturunan yang menurunkan 
warna itu, dan tidak memberi ruang untuk meniadakannya sama sekali." 


q 2? & s4 Gg. ls 7 5 ig 2 و‎ 002 7 
TI AG ALE SA PN lk S مس دو‎ NGANGEN 


A 
GA L 


Sea NGA Ur َحح‎ Akses SEA aa saga 
LA Ini موس‎ áz Nate ag Tel as 
AS LGA َه الذي‎ GN اقضو‎ JÊG Ss 4 TANK: tpai Gas dedi Age 
6771. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, bahwa seorang wanita menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berujar, "Ibuku bernadzar untuk haji, hanya terburu 
meninggal dunia, bolehkah aku menggantikan hajinya?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Silahkan, berhajilah engkau untuk menggantikannya, bukankah engkau 
sependapat sekiranya ibumu mempunyai hutang, bukankah engkau yang melunasi?" Wanita 
itu menjawab, "Ya." Lantas Nabi berkata: "Penuhilah hutang Allah, sebab Allah lebih berhak 
untuk dilunasi hutangnya." 


Bab: Ijtihad seorang hakim dengan hukum yang telah Allah turunkan 


ANG KE BIN AAA 50 Oa Sis 
SETAN EA gan Hala Ja اماما قلط‎ TJ sen SAY سد‎ a PA NYA 
LAI lan ra 


6772. Telah menceritakan kepada kami Syihab bin Ubbad telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Humaid dari Ismail dari Oais dari 'Abdullah mengatakan, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh dengki kecuali dalam dua hal: Seseorang yang Allah 
beri harta, lantas ia mengelola perbelanjaannya dalam rangka kebenaran, dan seseorang 
yang Allah beri hikmah (ilmu) kemudian ia pergunakan untuk memutuskan masalah dan ia 
ajarkan." 


ر ر م No z - naa‏ و عه 8 2a‏ 
en Aa as‏ اا 4 Aah e BAN KS WAN BS kag‏ قال GEA, La‏ 
و م عن | بيه عن المغار هبن شعم عمر بن 


عو 


NAN اهي التي يُطْسَ هي يا‎ ANG LHE BA, 
ANAF AE صل‎ NA ماهو‎ JENE sa 


TUAH 
AN أو‎ 


SMAN -4 Ab I CE ES 5 f 
252 w Naa وا‎ ye > Ps < SEA, ró ae KIS 


4 8.2 LAWE 


ANN MAAN JAE P3 gas a ALAN صل‎ SANG ب مهد معي‎ 
FN yan 


6773. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu 
Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Ayahnya dari Mughirah bin Syu'bah 
berkata, "Umar bin Khattab pernah bertanya tentang imlash, yaitu perut seorang wanita 
yang sedang hamil dipukul agar janinnya keguguran. Umar tanyakan, "Siapa di antara kalian 
yang mendengar nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentang hal itu?" Aku menjawab, 
"Aku." Umar bertanya, 'Bagaimana menurutmu? ' Aku jawab, "Aku mendengar Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentangnya, yaitu membayar sepuluh diyat yang 
nilainya setara satu budak atau satu hamba sahaya." Umar lantas berkata, "Tolong kamu 
jangan pergi jauh-jauh hingga engkau membawaku penegasan yang kamu katakan!" Lantas 
aku keluar dan kutemukan Muhammad bin Maslamah, aku membawanya dan ia bersaksi 
bersamaku bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda tentangnya, 
yaitu membayar sepuluh diyat yang senilai satu budak atau hamba sahaya." Hadits ini 
diperkuat oleh Ibn Abu Az Zinad dari ayahnya dari Urwah dari Mughirah. 


Bab: Sabda nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam: "Sungguh kalian akan mengikuti 
jejak-jejak orang sebelum kalian" 


IM 


Je NGE ig PA VENAIT اا‎ 
Pera, Ma AE, SEA KENN Pura 


A 


ASIN AENA NASI Aa 


6774. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Ibn Abu Dzi'b dari Al Magburi dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Hari kiamat tak bakalan terjadi hingga umatku meniru generasi- 
generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta." Ditanyakan, "Wahai 
Rasulullah, seperti Persi dan Romawi?" Nabi menjawab: "Manusia mana lagi selain mereka 
itu?" 


2 


PASS ya age KE ME NS‏ 3 کر AA ia SENAYAN‏ قطان 
سار ANE KANA A‏ صل ANN Asa Ga PN‏ كا بصع نا 


As -fz AAN AAA Pe ا‎ aan KA AN 2 MTA 27 , 
TES ANNI ga GULA gada See PA AS ps 


2 7% 


فمن 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz telah menceritakan‏ .6775 
kepada kami Abu Umar Ash Shan'ani dari Yaman dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar dari‏ 
Abu Sa'id Al Khudzri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sungguh,‏ 
engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal‏ 
demi sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk liang biawak, niscaya kalian mengikuti‏ 
mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, Yahudi dan nasranikah?" Nabi menjawab:‏ 
"Siapa lagi kalau bukan mereka?"‏ 


Bab: Dosa orang yang mengajak kepada kesesatan atau memberi contoh yang 
buruk 


7 


ANAN ITA 2|22 f, AAV ام‎ -ané 0 274. A 22A 275 و‎ 21-44 ap 5 
ALTA NT AGEN NU IE MENE EEE NEA 


A 4 (GA A sade 2 
NE RN AI SIS سَقْيَانَ مِنَدَمِهَا‎ 


6776. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 'Abdullah bin Murrah dari Masrug dari 
Abdullah mengatakan, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seseorang 
dibantai secara zhalim, selain anak Adam pertama turut menanggung dosanya." Adakalanya 
Sufyan menyebutkan dengan redaksi, "Menanggung dosa darah yang ditumpahkan, sebab 
dialah yang pertama-tama melakukannya." 


mi 158 3 27 NI 2‏ م NT‏ 229 25 > 222 7 5375 2 ا 
SSS GIA SS‏ سيان ES Fame MS‏ الله بم 6 bê‏ مَسَرُوق عَنْ عَبَد اللَّهَقَالَقَالَ 


Bab: Perintah Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam untuk mengikuti apa yang telah 
disepakati oleh ahli Ilmu 


LAN -2444 14 04 D ng ر ر‎ Zaa? و‎ PEPE 2 REA 2 ےچ‎ 


22 Z er 75 و‎ PA ل اقم‎ WA Tan Tea a 2124 Na - 
قَآصَابَ الأَعَرَابيَوَعَكبِالْمَدِينَةَقَجَاءَالأَعَرَا يإ‎ EN Ea ga SAN AI ya 
AN sah کا و و‎ a . 2. EA ر و و ےت ييه الك سام‎ P 
Fela ak قَأىَرَسُولاللَوصَل‎ Lu AA رَس ول الله صل‎ 


04 
4 و‎ SN aa 3 » 1 


3G SA لجار ع‎ at 1 عكر‎ eor Kak NGA 4 ر‎ ror Ka AA 
الله صل الله‎ IBU P a ل آقلني‎ YA بَيَعْتِي فا بی نم‎ Pe 
م اس 7 بير | و‎ 30 ? Pa PAN pa) ia 2 DN ا‎ 


6777. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari 
Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin Abdullah as Salmi, bahwa seorang arab badui 
berbaiat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk Islam, lantas si arab badui 
terkena demam di Madinah, sehingga ia menemui Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam dan 
berkata, "Wahai Rasulullah, tolong batalkanlah baiatku, " namun Rasulullah enggan. 
Kemudian ia mendatangi beliau lagi dan berkata, "Tolong batalkanlah baiatku!" Namun 


Rasulullah tetap enggan. Kemudian ia datang lagi untuk kali ketiga dan berkata, "Tolong 
batalkanlah baiatku." Namun Rasulullah menolak, lantas Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Madinah itu bagaikan mesin tungku api, ia membersihkan karat-karat 
(besi) dan menyaring yang baik-baik saja." 


JE عَنَالزّهْرِيعَنَعْبَيَدِ الله‎ BARA Aida MEA PAK 


EFE 3 UBS عَعَوَ‎ BAN NEK UI رضي‎ AE NENG 
Zoaz 4 Aa حر‎ BAN pan EE Aa ang PEA SP 
BABI AJ As PN MASA jas gi ES 


247 يم اس د ب | CNN‏ وم لے ر کر ےس ر ر و k, 2 PE A‏ و A‏ 
BEN GAWA na SA‏ عم PAN SAT Ye‏ 


e 


فاخا ف انلا ينز KASI‏ 


Ba يَغْلِبُونعَلَ‎ BEN ea NG EN 
- 2 a فم و‎ Zs 0 “1 

Mine BEBAN کار‎ 38 Jul NG sanga ی‎ Ades Al ag Knee 
Met ea SASAR PESAN on yaaa ANNA 


AA ah 


EA ISA Cg PELAN Ea SA Anta SA A 


A‏ و 


51 


ATI AK 23 MI Nag, Gala gala NA G3 NGA b 


6778. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin 
Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Ibn Abbas radliallahu 'anhu, ia berkata, 
"Dahulu aku membacakan Abdurrahman bin Auf. Dikala Umar melakukan haji yang terakhir 
kalinya, Abdurrahman berkata di Mina, "Sekiranya saja engkau melihat Amirul Mukminin 
ketika didatangi seseorang yang berkata, si A berkata, 'Kalaulah Amirul Mukminin meninggal, 
niscaya aku berbaiat kepada si fulan dan si fulan." Lantas Umar berkata, "Niscaya sore ini aku 
berdiri memberi peringatan orang-orang yang ingin merebut wewenang mereka." 
Abdurrahman berkata, "Hai, jangan kau lakukan! Sebab musim haji ini menghimpun para 
pemimpin manusia yang memenuhi majlismu!" Maka aku khawatir jangan-jangan mereka 
tidak menggunakan saranmu sesuai tempatnya sehingga mereka tafsirkan tidak tepat 
sasaran, maka tangguhkan saja hingga Madinah menjadi tempat hijrah dan tempat yang 
aman, serta dipenuhi oleh sahabat-sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dari 
muhajirin dan Anshar. Kemudian mereka menjaga saran-saranmu dan menafsirkannya 
sesuai tempatnya." Lantas Ibn Abbas berkata, "Demi Allah, sungguh aku berdiri bersamanya 
di awal-awal aku berdiri bersamanya di Madinah Munawwarah." Ibn Abbas melanjutkan, 
"Lantas kami tiba di Madinah, dan ia katakan, "Allah telah mengutus Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam dengan membawa kebenaran dan menurunkan al Kitab bersamanya, yang 
diantara ayat yang diturunkan adalah ayat rajam." 


Nae oa badak محم‎ ak dana IK PES 5> Ina PA رمك‎ > 


4 


1 و ري 0 Ta‏ 736 کو e z ea 2003 { Mo‏ واا م 232{ 
ya MAN‏ اللو صل الله عليه و Al‏ إلى حجر وَعَايِشْه مَغشيًا عل فيجي dea ian AE‏ 


6779. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad dari Ayyub dari Muhammad berkata, "Pernah kami berada di sisi Abu Hurairah 
yang saat itu mengenakan dua kain kapas yang sudah rombeng (koyak), "Bakh..bakh 
(ungkapan karena senang), Abu Hurairah berbajukan kain wool?" padahal aku pernah 
tersungkur antara mimbar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam hingga kamar Aisyah 
dengan setengah pingsan, lantas ada seseorang datang dan meletakkan kakinya di 
tengkuknya, terlihat aku seolah-olah gila, padahal aku tidak gila, hanya karena aku sangat 
kelaparan." 


و 


ر کیہ و او و و ملاع Tax 2 2 5375 LA| ZA‏ »9 رودم 2 se‏ > 


IM IM 
RR? 4 TA Tn >۶ a A 27 „í 0 jk po LA ae مسرم 1م‎ ١ أل‎ A D 


PA 
PA 
e A 


{iz nA ep {223547 4 ر‎ NG i A c' t- (CE LA: كثير ر‎ 
JOS فَجَعَل‎ L gal يذ كر آذانا ولا إقامَة‎ LA بن اله لت فصب‎ A 


ala صل لكيهو‎ ga NG) بلالا ااه ر جَعَ‎ gabah انمو لو‎ 
6780. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada 
kami Sufyan dari Abdurrahman bin Abbas berkata, " Ibn Abbas pernah ditanya 'Apakah 
engkau pernah menghadiri shalat 'ied bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam? ' ia 
menjawab, 'Benar, kalaulah bukan karena kedudukanku di sisi beliau, sungguh aku tak 
mungkin bisa menghadirinya semenjak kecil. Beliau mendatangi 'alam (tanda batas shalat) di 
perkampungan Katsir bin Shalt, kemudian beliau shalat, lalu berkhutbah." -Ibnu Abbas tidak 
menyebut-nyebut adzan dan tidak pula igamat- Kemudian beliau perintahkan untuk 
bersedekah, sehingga para wanita melepaskan anting-anting yang berada di telinga mereka 
dan kalung yang berada di leher mereka, sementara Bilal mendatangi mereka untuk 
mengambil barang-barang itu, kemudian ia kembali menemui nabi shallallahu "alaihi 

wasallam." 


Pa pd Pa Z Pa 
3G Tes F Gt EREA = Ags 2 A م و‎ 222 ZA EA MK و م‎ 2 
g 


A a? Z Pa 
ESNS GaaS GE ka sa 


6781. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar radliallahu 'anhua, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah mendatangi Quba dengan berjalan kaki dan berkendaraan." 


A - 
Pa zt 57 2057 Lo r (NP 7 ر چو عر إل ساو‎ A AN Êa A Pap 
2 روه م‎ 


SELESAI sah EN صل‎ ANA BUNG Ke 


PA ا‎ 


6782. Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah berkata kepada Abdullah bin Zubair, 
"Kuburkanlah aku bersama-sama sahabatku, dan jangan kuburkan aku bersama nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam di rumah, sebab aku tidak suka dikeramatkan." 


A - 
Ae Ay < A 


SEN T ENG be ATE EAN ENET EE 


DN a ا رر‎ ain ا ن ر‎ ng ah 

batas aa iá PENA Ja NG) JAN 
6783. Dan (masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya) dari Hisyam 
dari Ayahnya, bahwa Umar pernah mengutus utusan kepada 'Aisyah yang isinya, "Maaf, 
berilah aku ijin agar aku dikuburkan bersama dua sahabatku (Nabi dan Abu Bakar), padahal 
hari-hari sebelumnya jika ada sahabat laki-laki yang mengutus utusan kepada Aisyah (agar 
dikuburkan bersama nabi atau Abu bakar), 'Aisyah selalu menjawab "TIDAK, demi Allah, 
selamanya aku sama sekali tidak akan memberi kesempatan kepada seorangpun." 


A PA 2 - PA 
AS o£ و م و‎ 7 { PENA A2 2 وو ر‎ e ع‎ AF 2 A ل عه‎ 
2 w A 


اش هاپ أ Je ANG AISI NG‏ الَهعَكَيه وَسَّم كانَيُصَل a‏ َيأني العو الي 


5„ ,8 ر و 2 رو رس لهي را AF‏ 
ga EINN gank ga aill‏ ذس و SANA NA NAE‏ أو ثلاثة 


6784. Telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 
Abu Bakar bin Abu Uwais dari Sulaiman bin Bilal dari Shalih bin Kisan, Ibn Syihab berkata, 
Anas bin Malik mengabarkan kepadaku, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
shalat "ashar, (selesai shalat) beliau mendatangi 'Awali sementara matahari masih 
meninggi." Dan Al Laits menambahkan dari Yunus 'dan jarak 'Awali empat atau tiga mil.' 


ا 2 LALA‏ ر یہ A‏ و وم د وا ردي > هم G‏ ر 222 ر NGA‏ 
aa‏ بن زر SMS‏ القاس م BE EN AS ANE ML‏ ييول IS‏ 


2? - مو‎ 2 A, 2AA Z 4 Pa ر‎ 3 Z BB | Ps 

2A 2a NAMA مدي . ةرب‎ os A NANG ANNA GN ل‎ of Lag Lu? 221 2 
Meri A ثلثا يمد كم‎ saka ga AN صل‎ al ag الصا عل‎ 
6785. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Zurarah telah menceritakan kepada kami 
Algasim bin Malik dari Al Ju'aid aku mendengar As Saib bin Yazid berkata, "Satu sha' di jaman 


Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah satu mud lebih sepertiga (mud kalian) hari ini, dan 
bahkan terkadang ditambahi lagi." Algasim bin Malik mendengar dari Ju'aid. 


LA Ar 


7 و 2 ده‎ “to PR? 06 5 G 57 2 NA 242 7 و ر و 1س م2 و‎ 2000 
JAN Man NS alaa بن‎ ANAA Ea 


SADA ipa saa AD کاو بار‎ SKNG a 


6786. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ishag bin 
Abdullah bin Abu Thalhah dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 


pernah memanjatkan doa: "Ya Allah, berilah barakah bagi mereka dalam takaran mereka, 
juga berkahilah mereka dalam sha' dan mud mereka, " maksudnya bagi penduduk Madinah." 


SIN AE NE عن افع‎ E ga PSA AS PSA HAN, He | دشا‎ 


AA‏ م 


en Je ang, ANG SH A Jp sebaga صل اللا‎ ANN AA 


6787. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada 
kami Abu Dlamrah telah menceritakan kepada kami Musa bin Ugbah dari Nafi' dari Ibn 
Umar, kaum Yahudi mendatangi nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan membawa seorang 
laki-laki dan wanita yang berzina, nabi memberi instruksi (agar mereka dirajam), dan 
akhirnya keduanya pun dirajam dekat tempat meletakkan jenazah di masjid." 


KPA Aa and كول الط عن‎ en Ia EEN AA 
AN Sape: AAN kab SÊ جبل‎ NANGI a KE 
da Ia AH AB AH 


6788. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari 'Amru 
mantan budak Muththalib, dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu, terlihat oleh Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam gunung Uhud, lantas beliau bersabda: "Inilah gunung yang 
mencintai kami dan kami mencintainya. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah 
mengharamkan Makkah dan aku sekarang mengharamkan apa yang di antara kedua 
gunungnya (Madinah)." Hadits ini dikuatkan oleh Sahl dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tentang Uhud." 


5 


Ke جِدَارِ‎ 3S EN عَنْسَهْ ل‎ AN SINI MESRA AAN NGGAK 
JAA Kad 5 Vena Sakan 
6789. Telah menceritakan kepada kami Ibn Abu Maryam telah menceritakan kepada kami 


Abu Ghassan telah menceritakan kepadaku Abu Hazim dari Sahl, bahwa jarak antara dinding 
masjid yang menghadap kiblat dan mimbar sebesar tempat kambing bisa lewat." 


ر ارو 9 ود ر کا وار 2 ور ع يام Z A 27 2 aa‏ 

DEE NNE خبَيّبٍ بن‎ ML SSS عمرو د بع عدا عدار من بن مهدي‎ Wa 
# رمع‎ a و ل دمو‎ 

Sen FE ala pal BNI AJI BN ce ni saka 

SERA KAN PA iya 

6790. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami 


Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Malik dari Khubaib bin 
Abdurrahman dari Hafs bin 'Ashim dari Abu Hurairah mengatakan, "Rasulullah shallallahu 


'alaihi wasallam bersabda: "Antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman-taman 
surga, dan mimbarku diatas telagaku." 


TI SAN ANN هَن افع‎ PPAS PASI سی‎ SAS 


و 7 2 


Ls NBA SAS GI ٽيا‎ jab EL ya 


2 24 71 2 رار‎ r 
Ga NG َيه الو کا ع لى مسجد بني زُرَيْقِوَأَعَبَدَالَهِ‎ 


6791. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi" dari 'Abdullah berkata, "Pernah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
melombakan antara dua kuda, kuda yang memang khusus untuk pacuan dilepas dari Haifa 
hingga Tsaniyyatul wada', sedang kuda biasa (tak dipersiapkan untuk pacuan) dilepas dari 
Tsaniyatul wada' hingga masjid bani Zuraig, dan Abdullah di antara mereka yang ikut 
pacuan." 


aa ana Bang Aaj ANA‏ د 


LA 
- 


aka gaie 
6792. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Laits dari Nafi' dari Ibn Umar. (dalam 
jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepadaku Ishaq telah mengabarkan kepada kami 
Isa, Ibnu Idris, dan Ibn Abu Ghaniyah dari Abu Hayyan dari Asysya'bi dari Ibn Umar 
radliallahu 'anhuma, ia berkata, "Aku mendengar Umar di atas mimbar nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." 


ZA 


KANG A 0 WEE AN بنيز‎ LN Me ف تاشت‎ KAYU Pi KS 


KAA 


6793. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Az Zuhri telah mengabarkan kepadaku As Saib bin Yazid ia mendengar Utsman bin Affan 
berpidato kepada kami di atas mimbar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


a شابن ڪس‎ SAS لعل‎ A A شار‎ JASA MASA GAN 
Wadah PSS gal ngka sa E ISA AI أَمَعَايضَدَكَالتقَدَ گان‎ 


6794. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada 
kami 'Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Hassan, bahwa Hisyam bin 
Urwah menceritakan kepadanya dari Ayahnya bahwa Aisyah berkata, "Pernah sebuah bejana 
besar diletakkan untukku dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lantas kami mandi 
bersama." 


45 


g A gg? Z g G 
ل و‎ A A 04 AN ANG A کو ر‎ G y Pa apa وده‎ OMA 150 6 p. م‎ 


KA e e LN GT IN Mo كال‎ aia | Arf 


6795. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abbad 
bin Ubbad telah menceritakan kepada kami 'Ashim Al Ahwal dari Anas berkata, "Pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan perjanjian antara Anshar dan Quraisy di 
perkampungan Madinah, beliau juga berqunut mendoakan kecelakaan atas beberapa 
perkampungan Bani Salim." 


A 4 4 
ا‎ ea vi 4s ZWZ A k f, ور‎ Pan عا ار“‎ AS 159 Dg AS K 
DE, il aa aN بر كة قال قدِمت‎ E p آسَامَه حَدثتا‎ Ss حدتنيابو‎ 


KA eka AI AAL jêg, SENI SAI AS Me 


rp 


4 
w 
8 5 231725 NE 
MARA NANG 
5 


2 


2 Pd PA 44 7 
TA LNG, AT PN وم و‎ . 7 57 
سو يقاو‎ Ma adana CA La gag الله‎ a lag Led في مسح‎ 
j g2 
ba 8 


6796. Telah menceritakan kepadaku Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah telah menceritakan kepada kami Buraid dari Abu Burdah berkata, "Aku datang ke 
Madinah, lantas aku ditemui oleh Abdullah bin Salam. la kemudian berujar kepadaku, 
"Silahkan engkau ke rumah sehingga aku bisa memberimu minum dengan bejana yang 
pernah dipakai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam minum, dan engkau bisa shalat di 
masjid yang pernah dipakai nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk shalat." Maka aku 
berangkat bersamanya, dan ia memberiku minum dengan minyak sawig dan memberiku 
makanan dengan kurma, dan aku shalat di masjidnya." 


4 
8 


-i‏ 57 واا ANA SA PA‏ و و و 0 ,3 - ر پر 
AA a ANGEN I‏ سد 2 اداو 2 8 a & KA‏ 


Z 
4 


Aaa‏ م ور 5 كزع وو ر ني زهب ر 3 TN SANA Mena On‏ م 


` 
- A 


D 


4 A 


P ANG 216338 rad ك وق‎ WA اوي‎ a 325635 


A 


nas‏ ەر 

hE‏ عمرةفي حجر 
Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Rabi' telah menceritakan kepada kami 'Ali‏ .6797 
bin Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir telah menceritakan kepadaku 'Ikrimah berkata, telah‏ 
menceritakan kepadaku Ibn Abbas bahwa Umar radliallahu 'anhu menceritakan kepadanya,‏ 
telah menceritakan kepadaku nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan bersabda:‏ 
"Semalaman aku didatangi oleh utusan rabbku di 'Agig, utusan itu menyampaikan pesan‏ 
'Shalatlah engkau di lembah berbarakah ini dan katakanlah untuk Umrah dan haji'." Sedang‏ 
Harun bin Ismail berkata, Ali menceritakan kepada kami, "Untuk umrah saat haji."‏ 


A 


٤ وة‎ 


NEA Sa‏ محمد بن 90 BANG se ola ALE Sera A £ Aa‏ عل لابه عليّه 
Je Niyah NIKA BA SAN JAN akad ANN gel JAYA 235 JANG ne‏ 
Mun‏ رام لله م 2 GA a lg‏ 
Bah dasi ita AM‏ لكلو ARIRAN‏ $ ر SISIK‏ 
ah‏ 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada‏ .6798 
kami Sufyan dari Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar, Nabi shallallahu "alaihi wasallam‏ 
menetapkan migat (tempat bermula ibadah haji atau umrah) di garnul manazil bagi‏ 
penduduk Nejed, Juhfah untuk penduduk Syam, dan Dzul Hulaifah untuk penduduk‏ 
Madinah." Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar ini dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan‏ 
telah sampai berita kepadaku bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda "Dan‏ 


Yalamlam untuk penduduk Yaman." Lalu Ibnu Umar ditanya bagaimana dengan penduduk 
Irak, lantas ia menjawab, "Ketika itu Irak belum ada." 


SAN 0 2 2475‏ وا ر 
SEM iái ga ASS AN IG‏ 
Siia sai DJ KAN‏ 


6799. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Mubarak telah menceritakan 
kepada kami Al Fudlail telah menceritakan kepada kami Musa bin Ugbah telah menceritakan 
kepadaku Salim bin Abdullah dari ayahnya dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, malaikat 
diperlihatkan kepada beliau ketika beliau di Muarras (tempat pemberhentian untuk istrahat) 
di Dzul hulaifah, kemudian dikatakan kepada beliau, "Sungguh engkau sedang di Batha' yang 
penuh berkah." 


Ang PA 
A 


É بِبَطْحَاءَمْبَارَ‎ ai mak era RIG 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan 
mereka) 


ع و دسم 


AN E Ia? LEAN BLM لخر‎ ANGGENG EN مكدر‎ LA PAN SAS 


GAN وَرَقََرَأَسَهُمِنَالوُ كو كلك‎ Fa سَلَمَ يَقُو‎ EA A 
بعليو أو‎ AA AN AA Ja LN BSE A SN 
ANIS PAK 


6800. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad telah mengabarkan kepada 
kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari Ibn 
Umar ia mendengar nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa ketika shalat fajar dan ketika 
mengangkat kepalanya dari rukuk: 'ALLAAHUMMA RABBANAA WALAKAL HAMDU (Ya Allah 
rabb kami, bagi-Mu segala puji) ', itu beliau ucapkan pada rukuk terakhir. Kemudian beliau 
berdoa: 'ALLAAHUMMA IL 'AN FULAANAN WAFULAANAN (Ya Allah, laknatlah si A dan si B) '. 
Lantas Allah menurunkan ayat: '(Sama sekali engkau tidak mempunyai wewenang terhadap 


urusan mereka itu, Allah mengampuni mereka atau menyiksa mereka, sebab mereka adalah 
orang-orang yang zhalim) ' (Os. Ali'lmran: 128). 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak 
membantah! 


rG 


LA 


a A Asas‏ هر MEP MELANIE SA Sar Gg‏ عَنَّ 


Sa 27? ra maan A akên AENG NE DATA‏ رضي a UE‏ اف 


- 
=s Tp PAYA g 


و 


IM 
A IM w IM 14 


PA NAN PE EAN 5 7 TEA II AI BAL 

CE Ara Ka CEK یار سول اله‎ SE ISS LES 

ani AN AON Aó gah 

ra‏ وفوشو ڭىل( Bag‏ کر AJE Natsu‏ اله يال ماآتاك ياهو 
SA ENYA aa (LAN SALA (SL IR AL‏ 


6801. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Azzuhri. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 
Salam Telah mengabarkan kepada kami 'Attab bin Basyir dari Ishag dari Azzuhri telah 
mengabarkan kepadaku Ali bin Husain bahwa Husain bin Ali radliyallahu'anhuma 
mengabarkan kepadanya, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata, "Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam membangunkannya di malam hari, dan juga beliau bangunkan 
Fatimah binti Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, beliau berkata kepada mereka: "Tidak 
sebaiknyakah kalian mendirikan shalat? Kata Ali, kujawab "Wahai Rasulullah, jiwa kita ada di 
tangan Arrahman, kalaulah Dia berkenan membangunkan kita niscaya Dia membangunkan." 
Lantas Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pergi ketika Ali menjawab sedemikian ini, dan 
sama sekali tidak kembali lagi, kemudian Ali mendengar Nabi membaca sebuah ayat ketika 
kembali sambil menepuk pahanya, ayat yang beliau baca: '(Sungguh manusia itu makhluk 
yang suka membantah (OS. Al Kahfi: 54). Abu Abdullah berkata: apa saja yang datang 
kepadamu malam hari, diistilahkan dengan Ath tharig. Istilah Ath Tharig juga diperuntukan 
untuk bintang, sedang atsagib maknanya yang bercahaya atau menyala, seperti perkataan 
atsgib naaroka (nyalakan apimu)." 


TA PIA GIS ii gag ban ey ETAN AAS is 
JEANS PAJAK DA An 553 ا‎ Arsa الله‎ 


“ IM 


PISANG FETA AEPA Spasi ss 


Lp 2G, 2z A DE pa 
Ape SI لفك يابا الاس‎ SAI Sa a Sak ase LN تون ارم‎ 
2442 A 5 ر‎ i 1 4 EA agh, OTG TE 
يأريداً‎ 313 NAN ل عر انعا‎ CAS ذلك أر‎ ka ga AAN SAN 


4 


SA KAN ASN PAG Moda جل يڪم‎ 
سوله‎ A 53 


6802. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Al laits 
dari Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata, ketika kami di sebuah masjid, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam datang dan bersabda: 'Berangkatlah kalian menuju kaum yahudi." 
Maka kami berangkat bersama beliau hingga kami tiba di Baitul madras. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri dan menyeru mereka seraya berkata: "Wahai segenap yahudi, masuk 
Islamlah kalian niscaya kalian selamat." Mereka menjawab, "Telah engkau sampaikan wahai 
Abul gasim.' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam kembali menyeru mereka seraya berkata: 
Yang kuimpikan, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian selamat.' Namun mereka menjawab 
sama, 'Telah engkau sampaikan wahai Abul gasim.' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
kembali menyeru mereka: 'Yang saya inginkan ialah....dan seterusnya. (beliau ulang tiga kali), 
hingga kali keempat beliau sabdakan: 'Ketahuilah, bahwasanya bumi adalah milik Allah dan 
rasul-Nya, dan sungguh saya akan mengusir kalian dari bumi ini, maka barangsiapa diantara 
kalian bisa menemukan sesuatu dari hartanya, juallah, kalaulah tidak, ketahuilah bahwa 
bumi adalah milik Allah dan rasul-Nya." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dan demikianlah Kami telah menjadikan kalian umat 
yang adil) 


PA 


Pa AS EN Mi, aa BAN as 


ZA K 


قَالَقَالَ سول مضل انه PSA da sale zié ag‏ يوم SA ENI‏ کک 


ap “7> 7 lz Da‏ ور ر رو 4 Å 3s‏ َو 
PERAN ja S o Ci‏ 


akasia aah, GAN A naga 
erat ara Aje GAN aa EA EPS 


6803. Telah menceritakan kepada kami Ishag bin Manshur telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada kami 
Abu Shalih dari Abu Sa'id alkhudzri berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Nabi Nuh didatangkan pada hari kiamat lantas ditanya, "Sudahkah kamu 
menyampaikan? ' ia menjawab, 'Benar ya Rabbi'. Ummatnya kemudian ditanya, 'Apakah dia 
memang benar telah menyampaikan kepada kalian? ' Mereka menjawab, 'Belum ada 
seorang pemberi peringatan kepada kita." Lantas Allah bertanya lagi: 'Siapa yang menjadi 
saksimu? ' Nuh menjawab, 'Muhammad dan umatnya.' Lantas kalian didatangkan dan kalian 
bersaksi." Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membaca ayat: '(Dan demikianlah 
Kami jadikan kalian umat yang wasath) ' (Os. Albagarah 143). Kata Al A'masy, wasath artinya 
adil '(Agar kalian menjadi saksi atas semua manusia dan agar rasul sebagai saksi atas kalian) ' 
(Os. Albagarah 143). Dan dari Ja'far bin Aun telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari 
Abu Shalih dari Abu Sa'id alkhudzri dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan ini." 


Bab: Apabila seorang hakim salah dalam berijtihad dan menyelisihi Rasul 
Shallallahu “Alaihi Wa Sallam maka hukumnya tertolak 


Pd A - A Pu) ر ر‎ 
SEE NE IR KA EM A بلا‎ BA حَدَتَمَاإِتَمَاعِيل 3 خي عن‎ 


ip 


KIE Jo NG REA A3 ري‎ PEN MAN ISI BAANG أن ويد‎ 


ا 


AEE‏ بعت حابن PB RS TE YAMIN seaga‏ جنيب قال هرسو ا 
ASI AG AA JUS AH re D‏ ي الصا ع yea‏ 


Pa 


r 


Z3 2 9و 5 كم‎ 2 0 STDS 21-44 ا‎ ES 2.1 
UAN AA gaes 3 Jian Ma HN AE ka ya قَقَالَرَسُو ل الله صلی الل‎ pakl 
SI a 


6804. Telah menceritakan kepada kami Ismail dari saudaranya dari Sulaiman bin Bilal dari 
Abdul Majid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf ia mendengar Sa'id bin Musayyab 
menceritakan bahwa Abu Sa'id alkhudzri dan Abu Hurairah menceritakan kepadanya, 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus saudara bani 'Adi Al anshari dan 
mempekerjakannya untuk mengelola kebun Khaibar, selanjutnya ia membawa kurma yang 
kualitasnya istimewa, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertanya: 'Apa setiap 
kurma Khaibar seperti ini? ' Ia menjawab, 'Tidak, demi Allah ya Rasulullah, kami membeli 
satu sha' kurma ini dengan dua sha' kurma kami dari Jam' (Muzdalifah).' Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jangan seperti itu kau lakukan, namun jika kamu ingin 
menukar, tukarlah dengan takaran sama, atau jual dahulu kurmamu dan belilah kurma itu 
dengan uang hasil penjualanmu, demikian pula timbangan." 


Bab: Pahala seorang hakim apabila benar dalam berijtihad atau salah 


JA BAN حَدَكْنَا حَيْوَةْبْنْشْرَيْجحَدَكْنِي‎ SAN D s sap DAA GN 


د 


SEAT a PES AI بسي َنأ‎ APE بر اهي بن الحا رٿ‎ AA ع‎ 
Po NAFAS يَقُولِدَا حَكمَ‎ Saka ALE Je NG KA 


LA 


A Pt a sê PMB SE AS انو‎ zi 
NGGE AA Is A بُوسَلَمَةَبَيُعَبَدَالةٍ‎ NAK EN 
سام مغ‎ MEN ka AE lap Kalo 


6805. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid almugri' almakki telah 
menceritakan kepada kami Haiwa bin Syuraikh telah menceritakan kepadaku Yazid bin 
Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Alharits dari Busr bin Sa'id dari Abu 
Qais mantan budak Amru bin "Ash, dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian 
ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas 


ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala." Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini 
kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin 
Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul "Aziz bin Al Muththalib 
dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya." 


Bab: Bantahan bahwa hukum dari Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam bersifat terang 
dan jelas 


dapa A BANK pat aii PAS SE Ae يقد‎ CN ANA A 
Age Sei a ji m A pen ana sa A 


A‏ ور س 
س 
. 


JENG ea aa TT MS EN JAAN 
BARA da sale ABA NG PANG bat 27 


6806. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya 
dari Ibnu Juraij telah menceritakan kepadaku 'Atha dari 'Ubaid bin Umair berkata, " Abu 
Musa meminta ijin Umar, lantas ia temukan seolah-olah Umar sangat sibuk sehingga Abu 
musa pulang. Maka Umar berkata, 'Tidakkah aku mendengar suara Abdullah bin Oais? 
Tolong berilah dia ijin (masuk).' Lantas Abdullah pun diundang. Kata Umar, 'Apa yang 
mendorongmu melakukan yang kau lakukan? ' Abdullah menjawab, 'Kami diperintahkan 
yang demikian." Umar berkata, 'Berilah aku bukti atau aku akan mengerjaimu! ' Lantas 
Abdullah bertolak ke sebuah majlis anshar, lalu mereka katakan, "Tidak ada yang bersaksi 
selain anak-anak muda kami! Lantas Abu Sa'id alkhudzri datang dan bersaksi, 'Kami 
diperintah demikian." Lantas Umar berkata, 'Sayang, saya tidak mendapat penjelasan yang 
jelas dari tuntunan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam hal ini, aku dilalaikan oleh 
bisnisku di pasar." 


AA 


0 وهم 4 


AN ea SIG R3 Pa Aa ag aa‏ يفولا gi SAS‏ يَرَةَقال 


kana 


A 


gie sai gala SA الْحَدِبِتَعَلَرَسُو‎ SR MAN gat SI 


PA ور 92700 - رو‎ 2 Ne 27 
RA SANG ر‎ 5 pa shdé gia saké AN AN ا مرَسُو‎ SUN ALIS 
A ka SA SEMEN AAA LM گات‎ ga EL bh) 

PA a EA حَنَى‎ SA Sea 


ag . 4‏ را Afa,‏ ووو وو 
TERATE (BAL E STAR‏ 


6807. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Sufyan telah 
menceritakan kepada kami Azzuhri ia mendengarnya dari Al A'raj berkata, Abu Hurairah 
mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Kalian beranggapan bahwa Abu hurairah (maksudnya 


dirinya sendiri) banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan 
Allah sajalah yang memberi janji, aku adalah seorang miskin yang selalu menyertai 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dengan perut cukup berisi makanan pokok saja, kaum 
muhajirin selalu disibukkan oleh perdagangan di pasar-pasar sedang orang anshar disibukan 
oleh pengelolaan hartanya, maka suatu hari kusaksikan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: 'Siapa yang mau membentangkan kainnya hingga aku menuntaskan ucapanku 
kemudian ia menggenggamnya dan tidak akan pernah lupa terhadap sesuatu yang ia 
dengarkan dariku? ' Spontan aku hamparkan kain yang ada padaku, Demi Dzat yang 
mengutusnya dengan kebenaran, aku tak pernah lagi melupakan suatupun yang aku dengar 
darinya." 


Bab: Pendapat yang tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam, maka 
menjadi hujjah (dalil) 


4 KEL ae na 2 | ak A s SER SAS PA 
UX ويه‎ 2AN < e و‎ a “3 و ”وص‎ 


ینت مر حفر نل صل ا 16 dan‏ تنك daa 16 jet‏ 


6808. Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Humaid telah menceritakan kepada 
kami 'Ubaidullah bin Mu'adz telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan 
kepada kami Syu'bah dari Sa'd bin Ibrahim dari Muhammad bin Al Munkadir berkata, 
'Pernah aku melihat Jabir bin Abdullah bersumpah dengan nama Allah bahwa Ibnu Shaid 
adalah dajjal. Maka saya katakan, 'Engkau bersumpah atas nama Allah? ' ia jawab, 'Saya 
mendengar Umar bersumpah atas yang demikian disisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan 
beliau Shallallahu'alaihiwasallam tidak memungkirinya.' 


Bab: Hukum yang diketahui melalui kandungan dalil dan penjelasannya 


LEAN si PARAS AA AMS A aba Jae NGE حَدَ‎ 


6633 335063 3 Haji 33 ana PEN Ja jar اغ‎ AN KAA 
0 4 e م‎ tu. 5 g 
لَخَافِمَرَح أَوْرَوْصَدَكَمَاآَصَابَت في طِيَلِهَادَلِكَ‎ GAN َرَجُلَرَبَطَهَا: فيسَبِيل‎ pi الذي‎ 


WIT گات‎ ab gê NG gê LL EA حاو 153 كَانَدُحَسََاتٍوَلَوْ‎ sah 
Ae NG به‎ NIS pal Haa ji si PAMA 


< ر‎ E Sa ex Pan AN en 27 
م اس حى الف رِكَابَاوَلاطْهُورِهَافَهِيَلهُ‎ PERRAS Sana 


pan Pa 


BA, la aka gag At شوق اشم أنه‎ MENAS AAN Bee 


A 


Ayl?‏ ار 


j “922 2 52353 (15555 lih | A 237 <% (قَمَنَ‎ AS N فيه‎ ALANG GU 
ANEKA EN) 


6809. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid 
bin Aslam dari Abu Shalih assiman dari Abu Hurairah radliyallahu'anhu, bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berkata: 'Kuda itu bagi tiga orang: bagi orang pertama 
mendatangkan pahala, bagi orang kedua sebagai penutup (penyelesaian, solusi), dan bagi 
orang ketiga mendatangkan dosa. Adapun kuda yang mendatang pahala adalah seseorang 
yang menambatkan kudanya di jalan Allah, lantas ia gembalakan kudanya di rerumputan luas 
atau kebun, maka segala yang dimakan kuda itu di padang gembalaan, baik kebun atau 
rerumputan luas selain tercatat sebagai kebaikan baginya, dan sekiranya kuda itu 
mengarungi padang gembalaan, lantas dia melangkah satu atau dua langkah, maka bekas 
dan kotorannya juga terhitung kebaikan baginya, dan sekiranya kuda itu melewati sungai 
dan meminumnya, padahal si pemilik tidak berniat memberinya minuman, maka itu 
terhitung kebaikan baginya, kesemuanya itu terhitung ganjaran baginya. Kuda kedua, adalah 
seseorang yang mengikatnya untuk mencari penghasilan dan untuk menjaga kehormatan 
diri, sedang ia tidak melupakan hak Allah terhadap ikatannya dan tidak pula terhadap 
punggungnya, maka kuda itu sebagai penyelesaian baginya. Adapun kuda ketiga adalah, 
seseorang yang mengikatnya untuk sekedar kebanggaan dan pamer, maka itu adalah bosa 
baginya. Dan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pernah ditanya tentang keledai. Maka 
beliau hanya menjawab: 'Allah tidak menurunkan kepadaku tentangnya selain satu ayat yang 
ringkas ini: '(Barangsiapa yang beramal kebaikan seberat biji atom, maka Allah akan 
melihatnya, sebaliknya barangsiapa yang beramal seberat biji atom keburukan, pasti ia 
melihatnya) ' (Os. Al Zalzalah: 7-8). 


- 
AA ERr 


A 2 
Lega KAN ESA ERA gi) yaa A NS, ang Sis 


A A 


SA NG KENYAMANAN RASA و‎ aa 
.. A A 


,2 وم 923 


4 4 z4 2 26 وم‎ SA MANAK Padan 
صل‎ NE KAIN AE AN ِي‎ x SEE NENES grai 
HS Sela aa سم‎ Bara 


9 
A 


A 
قا‎ 


4 e Dem sn 
Ikang ANA AAS gas Kasa ANA HAST 
a sal Ie Peran PSN Niné KAH ATS ALZA 
sa 


6810. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah 
dari Manshur bin Shafiyah dari Ibunya dari Aisyah bahwa, ada seorang wanita bertanya Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwasallam -lewat jalur periwayatan lain-Dan 
telah menceritakan kepada kami Muhammad -yaitu Ibnu Uqbah- telah menceritakan kepada 
kami Al Fudlail bin Sulaiman An Numairi Al Bashri telah menceritakan kepada kami Manshur 
bin Abdurrahman Ibn Syaibah telah menceritakan kepadaku Ibuku dari Aisyah 
radliyallahu'anha, ada seorang wanita bertanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang 


haidl, bagaimana ia harus mandi karena haid? Nabi menjawab: 'Hendaklah kau ambil 
sepotong kapas, lantas kau berwudlu dengannya.' Wanita itu bertanya, 'Bagaimana aku 
berwudlu dengan kapas itu wahai Rasulullah? ' Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 
'Berwudlulah.' Si wanita terus bertanya, 'Bagaimana aku harus berwudlu dengan kapas itu ya 
Rasulullah? Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 'Berwudlulah.' Si wanita terus 
bertanya, 'Bagaimana aku harus berwudlu dengan kapas itu ya Rasulullah? ' Maka Aisyah 
pun berkata, 'Aku mengerti yang Rasulullah maksudkan, sehingga kutarik wanita itu dan 
kuajari.' 


LA 
£ 


pe‏ و 
ASe Jne A JA 5 AA‏ بُو NE‏ سْر MA‏ 


nih SE si Jen da gala PART AN AA Li بك الَحَارڻ بَنِ حر‎ 
ولوگ‎ E aab KONTAN 


راا کو غ ما وا AN‏ 


6811. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, bahwa Ummu Hufaid binti Al 
Harits bin Hazin menghadiahi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berupa minyak samin, keju 
dan daging biawak. Kemudian Nabi shallallahu "alaihi wasallam mengundang para sahabat 
untuk menyantap makanan itu, dan makanan itu disantap diatas meja makannya, sedang 
Nabi shallallahu "alaihi wasallam meninggalkannya seolah-olah merasa jijik, kalaulah 
makanan itu diharamkan, niscaya tidak dimakan diatas meja makannya dan tidak pula 
menyuruh untuk menyantapnya." 


53 2% PEA 
E عن وضهاب‎ SE AN Ss 


Z 


JANG adi kas a PI سم ما‎ sak EN صل‎ ANING pai 
LEA Hip ga sah kg A kanga 215 sanga eka 
صخا بو كاه مدقتا‎ ass ADEA کال کر‎ AO anak KE ریځاقسال‎ 

< AA فِيهِحَضِرَ‎ JM a EA AL IELTS F3 


z As? 


ieg si NG Aia Pes NG a a pê Ngka AE AN 
6812. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Ibn Wahb telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab telah menceritakan kepadaku 
'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa makan bawang merah atau bawang putih, hendaklah menyingkir 
dari kami --atau dengan redaksi 'agar dia menyingkiri- masjid kami, dan duduklah di 
rumahnya." Pernah dalam perang badar beliau diberi hidangan yang berisi sayur-mayur, 
berupa kubis, dan beliau temukan mempunyai bau. Maka Nabi menanyakan perihal sayuran 
itu, dan dikabarkan bahwa sayuran itu diantaranya ada kubis. Beliau lantas bersabda: "Coba 
tolong dekatkan!" Lantas mereka pun mendekatkannya kepada beberapa sahabatnya yang 


ikut bersama beliau. Tatkala beliau melihatnya, beliau merasa risih memakannya dan 
bersabda: "Saya menjauhi santapan yang kalian tidak menjauhinya." Sedang Ibnu Ufair dari 
Ibnu Wahb berkata dengan redaksi 'didatangkan kepada beliau periuk berisi kubis, dan Al 
Laits dan Abu Shafwan tidak menyebutkan dari Yunus tentang kisah periuk, maka aku tidak 
tahu apakah itu ucapan Azzuhri atau termasuk bagian hadis." 
WA عزن‎ 06 Kere 2 27 
HA SA a a تید الوزن نخدي‎ gia 
7 يس‎ 5 Ah و دسا‎ e ¢ 2 
PAS sala MEP AU LN SIA ERA AG AA alané KG AN 


KIWA JAAN جيني فاي باکر‎ An فت تباش ك‎ AA 


6813. Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim telah menceritakan 
kepada kami Ayahku dan pamanku berkata telah menceritakan kepada kami Ayahku dari 
Ayahnya telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Jubair bahwa bapaknya Jubair bin 
Muth'im mengabarkan kepadanya, bahwa seorang wanita menemui Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam dan mengajak beliau bicara tentang sesuatu. Lantas si wanita tadi 
berkata, 'Menurut anda bagaimana ya rasulullah sekiranya aku datang lagi namun tidak 
bertemu dengan baginda? ' Nabi menjawab: "Kalaulah engkau tidak menemuiku, temuilah 
Abu Bakar." Al Humaidi menambahkan untuk kami dari Ibrahim bin sa'd yang wanita 
maksudkan, adalah, sekiranya ia temukan nabi telah wafat." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam: "Janganlah kalian menanyakan 
sesuatu kepada ahlu kitab" 


BIS یحی بن‎ 22772 SESI ISA AE RS ESA Ga ae 
Aa 5 aa Ne Paula T 
PIPA nk NN AKNG sad PANGAN SISAN JAN 


2 r A A IM - 

GNI Au SENI Sila sab El 

6814. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 

kami Usman bin Umar telah mengabarkan kepada kami Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin 

Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, "Ahli kitab membaca Taurat dengan 

bahasa ibrani dan menafsirkannya dengan bahasa arab untuk pemeluk Islam! Spontan 

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jangan kalian benarkan ahli kitab, dan 

jangan pula kalian mendustakannya, dan katakan saja '(Kami beriman kepada Allah, dan apa 
yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu) '." 


AH اهيأ‎ PA HE س‎ PA SAS 
4 A 0 4 


AI BIN AS pagi MN JANG ف دالو‎ JULI رضي‎ 


راا بنش ھاپ عن َير Sea HAN‏ 


Pa anna PP 
يم‎ 


35 - 5 aa 
أنَ آهل الحكتاب بَدلوا‎ ==> 
كمه‎ az A 29 Ai Hina 4 NG E عام 6 هر 22 ر‎ 

NIS SA EA ye iya اهو‎ NG ألكتاب‎ Ie bl ES و ۀو‎ ME NAS 


G ر ر ور موه‎ ar ا کرو‎ 2. i 
P .. 7 KAN A Pan 2 ر‎ A baki 1 
Sg aa T أَحَدَث تقر‎ aa صل‎ 
* - ee. 


T ع‎ 


Pa 2 í 1م سر أبن‎ PREIE 7 م‎ 9 2 A 5 A a 
Jp SIN AE يتا مر‎ Ga َر مَّسالت مځ لا و‎ kaliya مَا جَاءَ کم‎ SG 
-é xÍ / 


6815. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Ibn Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bahwa Ibn 
Abbas radliyallahu'anhuma berkata, "Bagaimana kalian bertanya ahli kitab padahal kitab 
kalian yang diturunkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih baru 
kemurniannya dan belum terkotori? Sedang ahlu kitab menceritakan kepada kalian dengan 
mengubah-ubah kitabullah dan menggantinya, dan mereka tulis alkitab dengan tangannya 
dan mereka katakan, 'Ini dari sisi Allah" untuk mereka tukar dengan harga yang sedikit, tidak 
sebaiknyakah ilmu yang yang kalian miliki mencegah kalian dari bertanya kepada mereka? 
Tidak, demi Allah, takkan kulihat lagi seseorang diantara mereka bertanya kalian tentang 
yang diturunkan kepada kalian." 


Bab: Perselisihan adalah perkara yang dibenci 


PA 
وھ ور‎ 


کے و لالع و ملع رمم F 5 Pa ea 2z‏ و TES‏ 7راو يسع م 
حَدَتْمَا إِسَحَاقَ NE AS‏ ن بن مهدي عنسلا م مُطِبع En NG gas gê‏ 


SIANG AI NAS AAN لاله صل‎ ASET عَبَدِ‎ a 
0 2 7 r G - GINI َه‎ d ور‎ NINI A 
UNA ag ge NGA مقو موا‎ AANG E pis 


6816. Telah menceritakan kepada kami Ishag Telah mengabarkan kepada kami 
Abdurrahman bin Mahdi dari Sallam bin Abu Muthi' dari Abu'lmran Al Jauni dari Jundab bin 
Abdullah Al Bajali berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bacalah 
alguran selama menjadikan hati kalian bersatu padu, namun jika kalian berselisih, 
tinggalkanlah." Abu Abdullah berkata, 'Abdurrahman mendengar Sallam (bukan sekedar 
dari).' 


PA 
12 MD, 


ر ر > داهم yi7?‏ 2 ر ی WAN‏ 2 ا م م LIA‏ و 2 
Wa‏ سحا قآ Depan ASI gae PIA AS EA‏ 


4 


es 
SEa 


KALA? | > و‎ 2 KT AN 2 و و ر‎ an UNA - 
Ha SAE Sen PAN KAV a SA 


AFAA? 2‏ و 2 ر 3 و )و < 4s Lx 52 PA Pa KAP MING Mt‏ 7 م 
De aye SINA ang GEE‏ 


A 


AGAN bo al 
6817. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah mengabarkan kepada kami 
Abdushshamad telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami 


Abu "Imran Al Jauni dari Jundab bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Bacalah alguran, selama menjadikan hati kalian bersatu padu, namun jika kalian 


berselisih, tinggalkanlah." Abu Abdullah berkata, Yazid bin harun berkata dari Harun Al 
Al'war telah menceritakan kepada kami Abu Imran dari Jundab dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


PE AG AN PEETA 201 Pe PISA 


l “ Ta 


GANGGA NG Ade سَلَّمَكَالَوَ‎ E E 


ا کب ڪم SEA Ye AN HAI A LS‏ م e sg MA a‏ كم 


SI ول قر بوا‎ es AAN LA JNE MSS 
LAN BASE LIL Ara AAA نض لو‎ US سام‎ AAN Je NG AS 


IM 


ME GEN GANGGA NG EN ga STELAN صل‎ ga Kie SENI 
ia SI Tg SAM an sense aab Ea 
وله لم‎ De | 


6818. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah mengabarkan kepada kami 
Hisyam dari Ma'mar dari Azzuhri dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari Ibn Abbas berkata, 
"Dikala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang wafat, yang ketika itu di rumah nabi ada 
beberapa pemuka yang diantaranya Ummar bin Khattab, beliau berkata: 'Kesinilah, saya 
tuliskan untuk kalian tulisan yang sekali-kali kalian tidak bisa sesat selama-lamanya." Umar 
berkata, 'Nabi shallallahu "alaihi wasallam menderita kesakitan dan di sisi kalian ada alquran, 
maka cukuplah bagi kita kitabullah." Ahlul bait menjadi berselisih dan bersengketa, di 
antaranya ada yang berkata 'Tolong kalian mendekatlah sehingga Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bisa menuliskan tulisan untuk kalian yang sekali-kali kalian tak 
akan tersesat selama-lamanya.' Di antara mereka ada yang berpendapat sebagaimana 
ucapan Umar. Tatkala suara mereka semakin gaduh dan perselisihan semakin kencang di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi berkata: 'Menyingkirlah kalian dariku! ' Ubaidullah 
berkata, 'Ibn Abbas berkata, 'Bencana dari segala bencana adalah yang menghalangi 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk menulis catatan bagi mereka, karena mereka 
berselisih dan membuat kegaduhan.' 


Bab: Larangan Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam terhadap sesuatu menunjukan 
akan keharamannya 


SEA EA NE AE ALE Ng اهم ڪنان جر‎ AN SAN SS 


A 


AN a ANA APAAPA KAB NAN NB EEE Pi 


La 
(aa د‎ I NGA d NGA a ممن الح‎ EN ágio 


Aoa 


SEA SAN AAA ga AIA ala A 


0 As 0 2% E 

AE FEARN Jea IG, SURAT ASN Jeddah‏ وڪن 
AH A IA‏ عرقلا Sena PANG‏ 
sana sis NGANG AS Na As‏ او 5235 Ganga MIS AAS‏ 
AA AS si mu‏ و أب E EM IN SS‏ لرا 


Panah 


abis ea 7 Cis Mang 5 SARAN Lag A E TA ta Sa 


ad 


6819. Telah menceritakan kepada kami Al Makki bin Ibrahim dari Ibn Juraij, 'Atha' berkata, 
Jabir berkata, Abu Abdullah berkata, Muhammad bin bakar Al Bursani berkata, telah 
menceritakan kepada kami Ibn Juraij berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Atha' aku 
mendengar Jabir bin Abdullah di tengah-tenghah manusia yang bersamanya berkata, 'Kami 
para sahabat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertalbiyah dan berniyat haji semata 
tanpa disertai Umrah." Kata 'Atha, "Jabir berkata, "Lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
tiba pada waktu subuh hari keempat bulan Dzulhijjah, tatkala kami tiba, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam memerintahkan kami untuk bertahallul. Beliau sabdakan: 
'Bertahallullah kalian, dan gilirlah isteri-isteri kalian! 'Atha berkata, "Jabir berkata, "Nabi 
tidak mewajibkan atas mereka, hanya menghalalkan isteri-isteri itu untuk dikumpuli, 
kemudian Jabir pun mengabarkannya. Kami katakan, ketika itu jarak antara kami dan Arafah 
selain hanya lima, dan beliau perintahkan kami untuk bertahallul hingga isteri-isteri kami, 
lantas kami datangi Arafah sedang kemaluan kami meneteskan madzi.' Kata 'Atha, "Jabir 
berkata, 'Demikian' sambil ia gerakkan tangannya. Lantas Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berdiri dan bersabda: 'Kalian tahu bahwa aku adalah orang yang 
paling bertakwa diantara kalian dan paling jujur, paling baik, kalaulah bukan karena hewan 
sembelihanku, niscaya aku telah bertahallul sebagaimana kalian lakukan, maka 
bertahallullah kalian, kalaulah aku bisa mengulang kembali kejadian yang telah lewat, 
niscaya aku tidak membawa sembelihan.' Kami pun bertahallul, mendengar dan taat." 


<í 


gN 534 DANA SA Ben II jasa PNS 


SEGi a PAN اتَبَلْصَلَاوَالْمَعْربقَالَفي‎ PA PAKA Ade 


Za 


Ari A 
سنه‎ 


6820. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits dari Al Husain dari Ibn Buraidah telah menceritakan kepadaku Abdullah Al Muzanni 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Shalatlah kalian sebelum maghrib, 
shalatlah kalian sebelum maghrib, " pada kali ketiga beliau katakan: "Bagi siapa yang ingin, " 
yang demikian karena beliau khawatir jangan-jangan manusia menjadikannya sunnah." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dan hendaklah perkara mereka diselesaikan dengan cara 
bermusyawarah) 


“5 WA 2 ود 5 و‎ 9 A - ? 43 ر هي‎ 
PM ie leh KA ود‎ ARP NA 


A 


2 TA k C ains وم‎ PA ل كيج ع‎ 
حين قالط أهل الإفك‎ YAN Sema ْو‎ SALA AA Jk و‎ 193322 


Z 


Pa - & 2 x 0 7 و‎ 7 AA 21 < 
SENI aa Aan jas 


A ر‎ 4 
A EA 2 


Ed 0 PA - 8 Ei 2 7 AA و ود‎ Tin dg 3 2 
SA DARA SEGARA KO WEB YAN BIAYA JAM GG 

AN LI ر ص‎ ù TAKEN رار 8 7 س2‎ PA 
55 JANG Na abis jd A SEA Sa ó is اهله‎ 


AM AN Ba AH SUA È SUE Sei 


LA 2 
2 


JUS Ad BANG Kia CA‏ مَعْسَرَ الْمْسَلِمِينَمَنَ GIA‏ من JA‏ بََعَنِي KANA‏ الله 


pr SE jedak‏ بَرَاءةَعَابِسَدَوَكَالَأَبُو AAN‏ هغل 


6821. Telah menceritakan kepada kami Al Uwaisi Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan 
kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Sahlih dari Ibn Syihab telah menceritakan kepadaku 
'Urwah dan Ibnul Musayyab dan Alqamah bin Waqqash dan 'Ubaidullah dari 'Aisyah 
radliyallahu'anha, bahwa ketika orang-orang yang menyebarkan berita bohong melakukan 
aksinya, Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam lantas memanggil Ali bin Abu 
Thalib dan Usamah bin Yazid radliyallahu'anhum, yakni saat wahyu belum turun, beliau 
menanyai dan meminta saran keduanya perihal perceraian terhadap isterinya. Adapun 
Usamah bin Zaid, ia memberi saran sejauh yang ia ketahui bahwa Aisyah terlepas diri dari 
apa yang mereka tuduhkan, adapun Ali bin Abu Thalib berkata, 'Allah tak bakalan 
menyesakkan dadamu, wanita selainnya juga masih banyak, dan tanyailah pembantu yang 
bisa jadi ia membenarkanmu.' Nabi bertanya kepada hamba sahaya tadi: "Pernahkah kau 
lihat sesuatu yang menjadikanmu ragu terhadap diri Aisyah?" hamba sahaya tadi menjawab, 
"Belum pernah kulihat sesuatu yang kurang pada diri Aisyah selain tak lebih ketika ia masih 
masih belia, ia ketiduran dari adonan masakan keluarganya sehingga datang ternak yang 
kemudian menyantapnya.' Lantas Nabi berdiri di atas minbar dan berkata: "Wahai segenap 
muslimin, siapa yang bisa memberiku alasan terhadap seseorang yang gangguannya 
terhadap isteriku telah kudengar? Demi Allah, aku tak tahu terhadap isteriku selain kebaikan 
semata, " lantas beliau sebutkan kesucian Aisyah. Dan Abu Usamah berkata 'dari Hisyam. 


NEG A هام‎ EA با ير گر‎ SB محمد‎ PS 
É Ne TOP و‎ pa Aa) 21- aan P Ana ZA 
قال مّاتشيرو نَعََفي قوم‎ sané SA سول الله ص الگ لجرو ل ها‎ 


P 24 م‎ A ر‎ KAA 3 E ا‎ 25, A 
بِالَآَمرقَالَتيَارَسُولَ‎ aa b a ING ebi sd, مسو‎ KIE NA 5 n 


ph ag ا ا‎ d 4 


AAN 56 4 Paud TA NA A NAK عو عو‎ Lea 
Gali من الأنْصَار‎ IL PAHA | sena أن أنطلقٌّ إلى‎ ISI 


ad 


Pe IAIN Ke ENI 


6822. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Yahya bin Abu Zakariya Al Ghassani dari Hisyam dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam berpidato kepada manusia, lantas memuja dan memuji Allah dan 
bersabda: "Kalian tidak bisa memberiku alasan terhadap seseorang yang mencela isteriku, 
setahuku tak ada keburukan pada mereka sama sekali." Dan 'Urwah berkata, 'Dikala 'Aisyah 
dikabarkan selingkuh, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bersediakah engkau jika aku kembali 
kepada keluargaku? Maka Rasul memberinya ijin dan mengutus pelayan untuk 
menemaninya. Dan seorang laki-laki anshar berkata, "Maha suci Engkau, tak sepantasnya 
kami berkata yang sedemikian ini. Maha suci Engkau, ini adalah kebohongan yang nyata.' 


Kitab: Tauhid 


Bab: Ajakan Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam kepada umatnya untuk 
mentauhidkan Allah Ta'ala 


WAN 


- 5 PA 
222 Na Ly... 2i دمو‎ 2, 2A دان 2 ورور و‎ DNA وه‎ s گر‎ SS < AEN 
7 


6823. Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 
Zakariya bin Ishag dari Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad dari 
Ibn Abbas radliyallahu'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus 
Mu'adz ke negeri Yaman." 


A A PA 2 | A 2 7 z? x A 
ورور و‎ LIGIA و‎ PA 18? 2 NA > 7 18? 2 LX a م‎ AA AE 


rr 


4 


Pd ra 
1: لاد‎ 


۰ 
. 


A 


AA g7 NA يرم و‎ 4 g7 2 Toz 27 A LAT mh 2G ے2‎ 
قول‎ AAA ابْنِعَبَّاسٍ يقو ل‎ NAN َير ال ضيفي‎ RASA 


Peni SJ Je EN IA 


2 3 ره ص رر 2 eF‏ 0 ل LI‏ ساس عع و ود و 
الڪتاب فيك أو PPA rar, PON gar NJAGANI AH Polda see‏ 
a At‏ کو NT‏ > سه E tot?‏ 9 200 ارا م Ke‏ و ورو 4 
ae‏ حمس AI A SI ke‏ فإذاصلۇا aan‏ أمَوَالمتَؤّخَذ 


In eter AN TAI UT NGA AA E ni 
SETAN و توق‎ AA SA a 


6824. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan kepada 
kami Al Fadlil bin Al 'Ala telah menceritakan kepada kami Ismail bin Umayyah dari Yahya bin 
Muhmmad bin Abdullah bin Shaifi ia mendengar Abu Ma'bad mantan budak Ibn Abbas, 
berkata, aku mendengar Ibn Abbas berkata, "Dikala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, Nabi berpesan: "Wahai Mu'adz, engkau mendatangi 
kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan 
adalah agar mereka mentauhidkan Allah ta'ala. Jika mereka telah sadar terhadap hal ini, 
beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat kepada mereka dalam sehari 
semalam. Jika mereka telah shalat, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan zakat harta 
mereka, yang diambil dari yang kaya, dan diberikan kepada yang miskin, dan jika mereka 
telah mengikrarkan yang demikian, ambilah harta mereka dan jagalah harta mereka yang 
kesemuanya harus dijaga kehormatannya." 


75 


£? د < 7 ر‎ ra GD ri M ر و‎ PA 
و‎ Pa 5 ر‎ PAN AC ANGE 
PRA حَصِينٍ وَالا‎ IN SARA AAS SS حدتتامحمد بن ڊشار‎ 
p Z 2, 
4 


“I AS ور ر 2 ا‎ 5 OMANI sel LI 
ABU يَامُعَاذْآَتَدْرِيِمَاحَنَاللَهِعَلَا‎ ala sa: ALAN قال قال‎ AN 


A 


PNG - A za 


A A رع بعد‎ 2 RAZ 
SA ASA En Kis Lag Abbas BIN A TEA Aa Arena 


6825. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Hushain dan Al Asy'ats bin 
Sulaim keduanya mendengar Al Aswad bin Hilal dari Mu'adz bin Jabal berkata, "Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas hamba?" 
"Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu, " Jawab Mu'adz. Nabi bersabda lagi: "Yaitu agar 
mereka beribadah kepada-Nya dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. 
Tahukah engkau apa hak mereka atas Allah?" tanya Nabi selanjutnya."Allah dan Rasul-Nya 
yang lebih lebih tahu." Jawab Mu'adz. Nabi bersabda: "Yaitu agar Dia tidak menyiksa 
mereka." 


jagi f اهشيع‎ 35 EM A A pena 


IR 


SEN agen Ge asdi NGE AA aaa 
أبِيوِعَ نأي سَعِيدٍ‎ HE NE ES Ahh kas AAA S3 IIA oa بيده‎ 


جار 


A E IA 


Paya Bean EME AGAN 


6826. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari 
Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari Ayahnya dari Abu Sa'id 
Al Khudzri, bahwa ada seorang laki-laki mendengar seseorang yang membaca 
OULHUWALLAHU AHAD (OS.Surat al-ikhlas), ia mengulang-ulanginya. Pagi harinya, ia 
menemui Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan mengutarakan kisahnya yang seolah-olah si 
laki-laki tadi menganggap terlalu remeh (sedikit) bacaannya. Spontan Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sungguh surat tadi menyamai sepertiga alguran." Dan 
Ismail bin Ja'far menambahkan dari Malik dari Abdurrahman dari Ayahnya dari Abu Sa'id 
telah mengabariku saudaraku Oatadah bin Nu'man dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam." 


MEGA NI هلال‎ Ia E SAS ابو هي‎ IS KA SAS 
ad AN الي صن‎ SANA گائٽ ف حجر‎ Ga Pbb AE ع‎ PEN 
EA IIA TE PEN Pp Han SAM Par Ma 


Te 2 
PA 


س > 


Ji Pe‏ هو jg ANUS AA BATA‏ ایو وسم تقال ووي 

7 2 2 KASI 7 E و‎ 4 AA AK ٤ A 

aa MN PAN LAN JAKARTA لاصف الو نو‎ Kia ass 
لله يحب‎ AAN 


6827. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
مما‎ Wahb telah menceritakan kepada kami Amru dari Ibnu Abu Hilal bahwa Abu Rijal 
Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepadanya dari Ibunya Amrah binti 
Abdurrahman yang dahulu dalam asuhan Aisyah isteri Nabi shallallahu "alaihi wasallam, dari 
'Aisyah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengutus seorang laki-laki dalam 
sebuah eskpedisi militer, lantas laki-laki tersebut membaca untuk sahabatnya dalam 
shalatnya dengan AULHUWALLAHU AHAD (Surat al Ikhlash) dan menutupnya juga dengan 
surat itu. Dikala mereka pulang, mereka menceritakan hal ini kepada Nabi shallallahu 'alai hi 
wasallam, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Tolong tanyailah dia, mengapa 
dia berbuat sedemikian? ' Mereka pun menanyainya, dan sahabat tadi menjawab, 'Sebab 
surat itu adalah menggambarkan sifat Arrahman, dan aku sedemikian menyukai 
membacanya.' Spontan Nabi shallallahu “alaihi wasallam bersabda: 'Beritahukanlah 
kepadanya bahwa Allah menyukainya." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Katakan wahai Muhammad: serulah Allah atau serulah Ar 
Rahman) 


LA 


A) Lara IE PI ESA‏ بو PAN EA IKA‏ عَنَرَيدِبْنْوَهْبٍ وَأ طبَيَانَعَن جر ير بن 
NGA‏ قال ر سل PAM AAA AE‏ ير حم SEN IA‏ 


6828. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada 
kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Zaid bin Wahb dan Abu dlabyan dari Jarir bin 
Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tak bakalan 
menyayangi siapa saja yang tidak menyayangi manusia." 


Z A - Pena A Da 0 
Ma ME JAN JEG ya SU ARA > 
IS Pai PARAH A SAI كيهو سام‎ AN NAAM AN 


A LA Z 


e أرما‎ AE BU pa ka sa صل‎ LAN 
Senja ês KAA a SE 9 WANA Da 


r 


An BEA A AE a Aga yi A 5 55 وَسَلَم وَكَامَمَعَهُسَعُدْبَنْءٌ‎ 


AS jane I الَف‎ eat ka د‎ PNJ RS 
Woro 


6829. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Ashim Al ahwal dari Abu Utsman an Nahdi dari Usamah bin Zaid 
berkata, "Kami di sisi Nabi shallallahu "alaihi wasallam, lantas utusan salah seorang di antara 
kedua puteri beliau memanggilnya karena anak laki-lakinya diambang kematian. Lantas Nabi 
bersabda kepada sang utusan: "Pulanglah engkau ke rumah anak puteriku, dan 
beritahukanlah kepadanya bahwa segala milik Allah-lah yang diambil-Nya dan apa yang 
diberikan-Nya, dan segala sesuatu di sisi-Nya telah ada ketentuan yang ditetapkan. Suruhlah 


dia untuk bersabar dan mengharap-harap pahala." Anak puteri beliau kembali mengutus 
utusannya disertai sumpah yang isinya, 'Anda harus mendatanginya.' Kontan Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri bersama Sa'd bin Ubadah dan Muadz bin Jabal, lalu anak kecil dari 
puteri beliau diserahkan beliau sedang nyawanya sudah tersengal-sengal seolah-olah sudah 
di penghujung (sisa-sia) hayatnya. Kedua mata Nabi terus berlinang, maka Sa'd bertanya, 
'Wahai Rasulullah, mengapa mata anda menangis? ' Nabi menjawab: "Inilah rahmat yang 
Allah letakkan dalam hati hamba-Nya, hanyasanya Allah menyayangi hamba-Nya yang 


penyayang." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dialah (Allah) sang permberi rizgi yang memiliki segala 
kekuatan) 


LA LA af r 
MEN E NE ڪن ي‎ An ين‎ ana MEN ES YKUS AYU ANG 
. A . 


WA 


AA NA kd Nala sale Ye NG JI, BENG‏ مه من LAN‏ الوا 
PARA‏ 


6830. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Sa'id bin 
Jubair dari Abu "Abdurrahman assulami dari Abu Musa Al asy'ari berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada seorang pun yang lebih 
bersabar atas gangguan yang didengarnya daripada Allah, ada manusia mengaku Allah 
mempunyai anak (yaitu orang nashrani), namun Allah masih juga memberi mereka 
kesehatan dan rejeki." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak 
memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu). 


Ke Ma ANE PALING YA BAKA WS ena SAS‏ رضي الله 
ANE Ave‏ عل Jana AA a a t Lk PAN das‏ 


LA 


NGANG AN‏ يمان is BN AN SN sad ab ANGGON‏ باي 
رضمو NGANG is SIANG‏ 


6831. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami 
Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar 
radliyallahu'anhuma dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Kunci 
keghaiban ada lima; tidak mengetahuinya selain Allah, tidak ada yang mengetahui 
kandungan yang mengempes (gugur, berkurang) selain Allah, tidak ada yang mengetahui apa 
yang terjadi esok hari selain Allah, tidak ada yang mengetahui kapan hujan datang selain 
Allah, dan tidak ada siapapun manusia yang tahu di bumi mana berada akan meninggal 
selain Allah, dan tidak ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi selain Allah." 


3G Pn La L .م7 واه‎ 7 >% 22 “ls LAI 159 A وو‎ PA واس‎ 259, 
7 


A SANA 2 A ود دص‎ 06 4 Tanda رع ا ر‎ CN KL AWIT 

AS يقول [لاتدر‎ gas 535 Mba 56 jala ga AN belasan ALI IS 

5 : 2 ره‎ TA TA ART ng TA EP e و ر ر و ر‎ 

913 مَنَحَذَتْكَ DAS KS AN AA‏ هو يقو NAN‏ إلا اله 

6832. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 

kami Sufyan dari Ismail dari Asy Sya'bi dari Masrug dari 'Aisyah radliyallahu'anhuma, ia 

berkata, "Barangsiapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad 

Shallallahu'alaihiwasallam melihat Tuhannya berarti ia telah dusta, karena Allah berfirman: 

"(la tidak bisa dimengetahui oleh pandangan) ' (Os. Al An'am: 103), dan barangsiapa 

menceritakan kepadamu bahwa ia tahu yang ghaib, berarti ia telah dusta, sebab Muhammad 
bersabda: 'Tidak ada yang tahu yang ghaib selain Allah'." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: ( Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan) 


A 


w ر ر سار‎ 
SES ALE 
KARAN GEA صَلَ‎ NG ÁI JA YENG sis وسل‎ LA NE 
B3 AMA BA SAN تو الطْيَبَا ت‎ LAN AI 3 êtal SAI 


aa G9 3 ر‎ ٠ و وو‎ 


A 
لا‎ PAI جد ی یو دن كد كنار هي حر كك شف‎ SA 
A A 


LAN 


LA 


e ZFA و رور‎ 4 2 E Da Pa Tz Az Pa 
á الصَّالِحِينَأشَهَدَأَنَلا!‎ aa P3 


A 
A 3 رر‎ 
A) ya 39 


- - 
GA La 


LG‏ و2 رة 
لا PIN SA NAN PAN‏ 


A 


6833. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami 
Zuhair telah menceritakan kepada kami Mughirah telah menceritakan kepada kami Syaqiq 
bin Maslamah berkata, Abdullah berkata, 'Pernah kami shalat di belakang Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan kami mengucapkan, 'ASSALAMU ALALLAHI (Semoga keselamatan atas 
Allah) ', maka beliau berkata: 'Sesungguhnya Allah adalah Assalaam', namun katakanlah 
olehmu sekalian: 'ATTAHIYAATULILLAH WA ASH SHALAWATU WATH THAYYIBAT 
ASSALAAMU ALAIKA AYYUHANNABIYU WA RAHMATULLAHI WA BARAKAATUHU 
ASSALAAMU 'ALAINA WA 'ALA 'IBAADILLAHISH SHAALIHIINA ASYHADU AN LAA ILAAHA 
ILLAALLAHU WA ASYHADU ANNA MUHAMMADAN 'ABDUHU WA RASUULUH (Segala pujian 
milik Allah', dan kesejahteraan serta segala kebaikan, semoga kesejahteraan atasmu wahai 
nabi shallallahu 'alaihi wasallam, juga rahmat Allah dan barakah-Nya. Dan semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepada kita, dan hamba-hamba Allah yang shalih, saya bersaksi 
bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah semata dan saya bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya) '. 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Raja manusia) 


A LA PA Z Pa 
p 5 و ودر‎ 75 Ag 2 عو‎ NGA, 2 و 21 ور‎ A عو‎ 200 
z A 
2 2 E? g, A 2 2 F يور سه‎ 5 4 - E SA 
5 2 اس‎ > G Letakan سس‎ LL و‎ Aw v0 Na سوم وو ے ص ارا‎ P WA درم‎ 
يَوَمَالْقِيَامَوَوَيَطوي السَّمَاءَبِيَمِينِه‎ a a A هرَيَرَةعَنَ لبي صل‎ | 
A 


0 
.. 
PA 


Kini ae TN) 


6834. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 
Ibn Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab dari Sa'id -yaitu Ibnul 
Musayyab- dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari 
kiamat Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanan-Nya serta berkata 
'Akulah sang raja, mana raja-raja bumi?" Dan Syu'aib dan Azzubaidi dan Ibn Musafir dan 
Ishag bin Yahya juga berkata dari Az Zuhri dan Abu Salmah semisalnya." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dialah (Allah) yang maha kuasa dan maha bijaksana) 


Ae BA NG 1 E کک‎ 


٠ 27 1 A (mara G pi کا ر‎ 5 zia ZA 

Pd 2 3 1 PA LAA رد‎ 

PEN‏ يَمُوتونَ 
Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami 'Abdul‏ .6835 
Warits telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu'aliim telah menceritakan kepadaku‏ 
Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar dari Ibn Abbas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi‏ 
wasallam pernah memanjatkan doa: 'AUUDZU BI'IZZATILLAHILLLADZII LAA ILAAHA ILLAA‏ 
ANTAL LADZII LAA YAMUUTU WAL JINNU WAL INSU YAMUUTUUTUUNA (Saya berlindung‏ 


dengan kekuasaan Allah yang tiada sesembahan yang hak selain Dia, yang tidak pernah mati 
sedang jin dan manusia akan mati) '." 


pa AF a a Ma 


r 


ata na MA ana en 


55554 Jé P Pa 2? KAYA D a 
ANAA Da IEEE sa an 


6836. Telah menceritakan kepada kami Ibn Abu Al Aswad telah menceritakan kepada kami 
Harami telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Oatadah dari Anas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Terus saja -penghuninya- dimasukkan ke 
dalam Neraka." (dalam jalur lain disebutkan) Dan telah berkata kepadaku Khalifah telah 
menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari 
Oatadah dari Anas dan dari Mu'tamir aku mendengar bapakku dari Oatadah dari Anas dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terus saja -penghuninya- dimasukkan ke dalam 
Neraka '(sehingga ia berkata 'Masih adakah tambahan?" (Os. Oaaf: 30), hingga Allah Rabbul 
'alamin meletakkan telapak kaki-Nya sehingga satu sama lain saling berdesak-desakan, 
hingga neraka berkata, 'Cukup-cukup' demi kemuliaan dan kehormatan-Mu. Sedangkan 


surga masih saja terlalu longgar sehingga Allah menciptakan makhluk baru dan meletakkan 
mereka ke dalam surga yang masih senggang." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi 
dengan sebenar-benarnya! 


Bean | سٍ عن ابْنِعَبَاسِرَضِيَ‎ aa Sa 3 عَنّ ابن جر یچ عن س‎ SNN SS An SIS 


we fisol KAIN JUN ya bigla saké PAES wa 
FIB 5 e SEGAN الحنذانتثو‎ aab SN a wás SALA 
LÊMU ya Lin Jaka SEN AKAN ALA SN A2 3 


r NI 


CA LAU PECEL II SEL, ES LIS SES 


KANAN داو‎ A SA Sin دتتا تابث بن مرحد‎ SANA) SALA 335313 
A AZ ر :ر‎ A PA 
Sea ra 


6837. Telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ibn Juraij dari Sulaiman dari Thawus dari Ibn Abbas radliyallahu'anhuma, ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa diwaktu malam: 'ALLAAHUMMA LAKAL HAMDU 
ANTA RABBUS SAMAAWAATI WAL ARDLI LAKAL HAMD, ANTA QAYYIMUS SAMAAWAATI 
WAL ARDL WAMAN FIIHINNA, LAKAL HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDLI, 
QOULUKAL HAQQ, WAWA'DUKAL HAQQ, WALIQAA'UKA HAQQ, WAL JANNATU HAQQ WAN 
NAARU HAQQ, WASSAA'ATU HAQQ, ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU WABIKA AAMANTU 
WA'ALAIKA TAWAKKALTU, WAILAIKA ANABTU WABIKA KHAASHAMTU, WAILAIKA 
HAAKAMTU, FAGHFIR LII MAA QADDAMTU WAMAAA AKHKHARTU WA ASRARTU WAMAA 
A'LANTU ANTA ILAAHII LAA-ILAAHA LII GHAIRUKA "Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau 
Tuhan langit dan bumi, bagi-Mu segala puji, Engkau pengurus langit dan bumi dan semua 
penghuninya, bagi-Mu segala puji, Engkau adalah cahaya langit dan bumi, firman-Mu benar, 
janji-Mu benar, perjumpaan terhadap-Mu adalah benar, surga adalah benar, neraka adalah 
benar, hari kiamat benar, ya Allah, kepada-Mu aku berserah diri, kepada-Mu aku beriman, 
kepada-Mu aku bertawakkal, kepada-Mu aku bersandar, karena-Mu aku memusuhi (musuh), 
kepada-Mu aku berhakim, maka ampunilah bagiku apa yang pernah aku lakukan dan apa 
yang belum aku lakukan, apa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan apa yang aku 
lakukan secara terang-terangan, Engkau adalah Tuhanku, tiada sesembahan yang hak bagiku 
selain Engkau) '." Dan telah menceritakan kepada kami Tsabit bin Muhammad telah 
menceritakan kepada kami Sufyan dengan hadis ini, dan ia menyebutkan dengan redaksi, 
'Engkau adalah benar dan firman-Mu benar.' 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Sesungguhnya Allah maha mendengar dan melihat) 


Ag KSJ ang Sa بَوُرَيْدِعَنَأَيُوبَعَ نأ‎ BESI KAA kera 


A Asa > Z 0 


ni JAN JANGGA AI هسام ني سۇر‎ TN 


SENIN, َف َفْسِي‎ ASP, Mr PEN DAR PG 


L n, 


BAMBU BSI PB 33 SEL JIAN‏ من ئوز TEA‏ قال ألا أَدلْكَبِهِ 


6838. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Usman dari Abu Musa berkata, "Pernah kami bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sebuah safar, jika kami menaiki tempat yang tinggi 
maka kami bertakbir, dan beliau bersabda: 'Sederhanakanlah kalian dalam berdoa, sebab 
kalian tidak menyeru Dzat yang tuli dan tidak pula yang ghaib, sesungguhnya kalian menyeru 
Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat dan Maha dekat." Kemudian beliau 
mendatangiku sedang aku berkata dalam hati: 'Laa haula walaa quwwata illaa billaah (Tiada 
daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah) ', maka beliau berkata: "Wahai 
Abdullah bin Oais, ucapkanlah laa haula walaa guwwata illaa billaah, sebab bacaan itu 
adalah perbendaharaan surga, atau beliau berkata dengan redaksi, "Maukah aku tunjukkan 
ucapan itu?" 


a 


E KG HA ANN Sek ا‎ 
AS ak, 2 Sa a AA? ál AN P EEA par عَمُرو‎ 


2 


Sad PESAN) PA AR SUS, ار‎ IUP 
EN AS SAS عِنَدِك مَعْفْرَةٌ‎ 


6839. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku 
Ibn Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru dari Yazid dari Abul Khair ia mendengar 
Abdullah bin Amru bahwa Abu Bakar Ashshiddiig radliyallahu'anhu berkata kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku doa yang aku panjatkan dalam 
shalatku!" Nabi pun berkata: "Ucapkanlah: ALLAAHUMMA INII ZHALAMTU NAFSII ZHULMAN 
KATSIIRAN WALAA YAGHFIRUDZDZUNUUBA ILLAA ANTA FAHGHFIRLII MIN INDIKA 
MAGHFIRATAN INNAKA ANTAL GHAFUURURRAHIIM "(Ya Allah, sesungguhnya aku telah 
menzhalimi diriku sendiri dengan kezhaliman yang banyak, dan tidak ada yang bisa 
mengampuni dosa selain Engkau, maka ampunilah bagiku dari sisi-Mu, sesungguhnya 
Engkau Maha pengampun lagi Maha Penyayang) '." 


& م وو و و 2 و و 1 7 Ns‏ ا هي کو معي لم Ex‏ 
بيو KEMANA‏ ذش عن ابن شهاب حَدثنِي ag‏ 


, 
e 
Z Z 


PN MATA Kek ea 


رو 


SEA اكاني قال‎ YES fe إن جر‎ kaa sale AAN DIA NGA Da 
Tt yana 


6840. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 
Ibn Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab telah menceritakan kepadaku 
'Urwah bahwa Aisyah radliyallahu'anhuma menceritakan kepadanya, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Jibril memanggilku dan berkata: 'Sesungguhnya Allah mendengar 
ucapan kaummu namun mereka tidak bisa mencelakaimu'." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dialah (Allah) yang berkuasa atas segala sesuatu) 


AP LAS MAN Tan مم خوج م‎ ESL ادر م وااو “جاده وو و ر‎ K, 
LA بن آي المَوالي قال‎ NE SA ANE اهم بن المٽذر حدثتا معن بن‎ Gi) SAS 
GAZ A 4 Pe 7 و دل‎ An E DA ng pi E نط‎ Z و‎ Nota. 
قال گانَ‎ ANÉN AA مُحَمَّدَبنَ الْمُتَكْدِرِ َد اله بلحس ن يقو‎ 


4 


w و دس ص‎ a ور + ا‎ 4 Z 
Da8 EN AI USUS AN EN IS ka ALAN Je a 


2 LB ی ر‎ A? Fee ہے ر‎ BEN E ا‎ Ba NGA 

Bg KESAN GI RU القر يضةخليقل‎ PE yana s8 Ab AGS JAN BN AN 
“ 7 22 Pd wa 22 VA 2 

g 4 A a - da Z DaRi 2. عدار‎ - 2A A 2 < - 2 
أنْتَعَلام‎ SEN GAS 9 ASIN AGE BESI MCA SIASAH 
Pa A A 
SIN Ts Ass AE NANG yA 
يو ا جلوقال اوي ديني‎ JE خير الي في‎ anang SS SP لغيو ب الله‎ 


ر 
- 


A . GA alor art, ەر‎ A LN و و‎ LAN ساك اث 27 امس‎ A 
نهشرٌ لي فيديني‎ SLS ك ل فيه الله وَإِنَ‎ CE وسر‎ pbg Alale وَمَعَاشي و‎ 


ر 
£ 


AE و‎ ANA era 2147 ya 56 مما سد تي ەر“ و و‎ 
POS EKA AS GE فْنِي‎ AP 38 Al Je قاف‎ Ga وَمَعَانِيوَعَاقِبَ‎ 


ra TL مر‎ 


w 
- 
ار‎ 22 


6841. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepada kami 
Ma'an bin Isa telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abul Mawali berkata, aku 
mendengar Muhammad bin Al Munkadir menceritakan Abdullah bin Al Hasan, dia berkata, 
telah mengabarkan kepadaku Jabir bin Abdullah assalmi berkata, “Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam mengajari sahabat-sahabatnya untuk istikharah (meminta pilihan) 
dalam semua doanya sebagaimana beliau mengajarkan surat alquran kepada mereka, beliau 
sabdakan: "Jika salah seorang dari kalian punya satu keinginan maka hendaklah ia kerjakan 
shalat dua rakaat (bukan shalat wajib) kemudian mengucapkan: 'ALLAAHUMMA INNII 
ASTAKHIIRUKA BI'ILMIKA, WA ASTAQDIRUKA BIQUDRATIKA WA AS'ALUKA MIN FADLLIKA, 
FAINNAKA TAQDIRU WALAA AQDIRU WATA'LAMU WALAA A'LAMU WA ANTA 'ALLAAMUL 
GHUYUUB, ALLAAHUMMA FAIN KUNTA TA'LAMU HAADZAL AMRA KHAIRAN الا‎ FII 'AAJILI 
AMRII WA AAJILIHI -Qaala-- AW FII DIINII WAMA'AASYII WA'AAQIBATU AMRII FAQDURHU LII 
WAYASSIRHU LII TSUMMA BAARIK LII FIIHI, ALLAAHUMMA WAIN KUNTA TA'LAMU ANNAHU 
YARRUN LII FII DIINIII WAMA'AASYII WA'AAQIBATI -Aw gaala-Fll 'AAJILI AMRII WA AAJILIHI 
FASHRIFNII 'ANHU WQDIRLIL KHIARA HAITSU KAANA TSUMMA ARDLINII BIHI (Ya Allah, Saya 
meminta pilihan kepada-Mu dengan ilmu-Mu, dan saya meminta keputusan dengan 
keputusan-Mu, dan saya meminta-Mu dengan kurnia-Mu, sesungguhnya Engkau 
memutuskan dan saya tidak bisa memutuskan, dan Engkau Maha tahu sedang aku tidak 
mengetahui, dan Engkau Maha mengetahui yang ghaib, Ya Allah, jikalah Engkau tahu bahwa 
urusan ini (Si Pemohon menyebut nama urusannya) adalah baik bagiku baik untuk masa 
yang dekat maupun masa yang akan datang -atau sepertinya ia berkata-dalam urusan 
agamaku dan duniaku, serta kesudahan urusanku, maka tetapkanlah untukku dan 
mudahkanlah bagiku, kemudian berilah aku barakah padanya. Ya Allah, sebaliknya jika 
Engkau tahu bahwa urusan ini adalah buruk bagiku dalam urusan agamaku dan 
kehidupanku, serta kesudahan urusanku- atau sepertinya ia berkata-dalam kesudahan yang 
dekat maupun yang akan datang, maka palingkanlah aku daripadanya dan tetapkanlah 


uu 


kebaikan bagiku darimana saja berada kemudian jadikanlah aku ridla terhadapnya) '. 


Bab: Yang membolak-balikkan hati 


NENG AC NGE ر ور 2 2 ر ور 2 هو مهو‎ ANA RA SEA bnar 
كُتَدْمَا کان‎ SA ai 3 عَنَابّنِالْمَبَارَكِعَنَ مُوسَى‎ NADA 
Aa? ع ع 3 2 مقن‎ A LAH ri Ci 

Hii Sena das ان عل‎ 

6842. Telah menceritakan kepadaku Said bin Sulaiman dari Ibnul Mubarak dari Musa bin 

Uqbah dari Salim dari Abdullah berkata, "Sumpah yang paling sering dipergunakan oleh Nabi 

ShallAllahu 'alaihi wa Salam adalah "Tidak! Ya Mugallibal guluub (Wahai Dzat yang 

membolak-balikkan hati)". 


Bab: Sesungguhnya Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama 


- PA 
aa A en p yz 


GUA esie‏ قاد ا ANGIN‏ جناي هرسو لالصلا 


A 


r Tai “ 


YA AA شماه ا ككل الجن ا‎ NAN ya RAW RAER AJE AGAN 
Ala 


6843. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, 
seratus kurang satu, siapa yang meng-ihsha'nya, maka ia masuk surga." Dan makna meng- 
ihsha' adalah menjaga sebagaimana firman Allah: 'Ahshainaa (Kami menjaganya) ' (Qs. Yasin: 
12). 


Bab: Memohon dan berlindung dengan perantara nama-nama Allah 


و > و E Pd fe,‏ و 0 Pd‏ 221 إن لس ع A‏ هدر DAR‏ 

HE NE SAE a PSN IEAS يز‎ agé 

TA an MLM 2 Ao 3ر‎ < E NA pa ا‎ 

a)‏ صل کی و سمال Sean BETA ITALI‏ ولاك مرا ويفا 


“ 


LA 


MAHA GW AJA فَاغْفِرَ‎ ESA Jadi fó, pa Sej 


WA 


PE IN dna NE ji Jasa ga الصَالِحِينَكَابَعَهُ 44 3( و‎ A Li 


Sean GA AH Kerta Sága saké giz: AN aa) 
A A 0 بيب > وس‎ a 2 AA و و د م ص ار‎ 
KAN Na NE III Penga 


saé Aje 


6844. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan 
kepadaku Malik dari Abu Sa'id Al Magburi dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Jika salah seorang diantara kalian mendatangi kasurnya (tidur), 
hendaklah ia mengibaskannya dengan ujung kainnya sebanyak tiga kali, dan hendaklah 
memanjatkan doa BISMIKA RABBII WADLA'TU JANBII WABIKA ARFA'UHU, IN AMSAKTA 


NAFSII FAGHFIR LAHAA, WAIN ARSALTAHAA FAHFAHZH-HAA BIMAA TAHFAZHU BIHI 
'"BAADAKASHSHAALIHIINA (Dengan menyebut nama-Mu Wahai Tuhanku, aku baringkan 
pinggangku dan atas nama-Mu aku mengangkatnya, dan jika Engkau menahan diriku, maka 
berilah ampunan terhadapnya, dan jika Engkau melepaskannya, maka jagalah sebagaimana 
Engkau menjaga hamba-Mu yang shalih) '." Hadis ini diperkuat oleh Yahya dan Bisyr bin 
Mufadldlal dari 'Ubaidullah dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
sedang Zuhair dan Abu Dlamrah dan Ismail bin Zakariya menambahkan dari Ubaidullah dari 
Sa'id dari Ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan juga 
diriwayatkan oleh Ibnu 'Ajlan dari Sa'id dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam." 


asa 7 اله‎ AGAN eni a LE? KA A DAA AH 


z 


5 رلور اشيكال PAN‏ تو KALANGAN)‏ هاي CL‏ 
5 5 5 


6845. Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Syu'bah 
dari Abdul Malik dari Rib'i dari Hudzaifah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika 
mendatangi kasurnya, beliau memanjatkan doa: ALLAAHUMMA BISMIKA AHYAA WA 
AMUUTU (Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup dan dengan nama-Mu aku meningga) ', 
sebaliknya jika beliau bangun di pagi hari, beliau membaca: ALHAMDU LILLAHIL LADZII 
AHYAANAA BA'DA MAA AMAATANAA WAILAIHIN NUSYUUR (Segala puji bagi Allah Yang 
telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada-Nya kita kembali) '." 


JNE AN AA bê seni gate a abah PENA jaka sasa 
PENS SAN NG JANG eaaa ENG كي ومام‎ Je AN ال‎ 
s SEA ANIS MN 


6846. Telah menceritakan kepada kami Sa'd bin Hafsh telah menceritakan kepada kami 
Syaiban dari Manshur dari Rib'l bin Khirasy dari Kharasyah bin Alhurr dari Abu Dzar berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jika mendatangi tempat tidurnya (tidur) di malam hari, 
maka beliau memanjatkan doa: 'BISMIKA NAMUUTU WA NAHYAA (Dengan nama-Mu kami 
mati dan hidup), dan apabila bangun beliau membaca doa: ALHAMDULILLAAHILLDAZII 
AHYAANAA BA'DA MAA AMAATANAA WAILAIHINNUSYUUR (Segala puji bagi Allah yang telah 
menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami dan kepada-Nya kita dibangkitkan)." 


ر کہ و ر ر کیہ > وس 

SAS‏ بی سییر PSA‏ یر عن منطو ر عر مال عن کر نی عن انو عتا ري 
A‏ قال ر سول NGANG SANG GG SANG 3 KASAR A‏ با سم RN‏ 
Ga aki NG eka‏ ر WA JANANE AANG Ka YANG‏ 


6847. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Manshur dari Salim dari Kuraib dari Ibn Abbas radliyallahu'anhuma berkata, 


"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Sekiranya salah seorang diantara kalian 
ingin mendatangi isterinya, maka panjatkanlah doa: 'BISMIKALLAAHUMMA JANNIBNASY 
WAJANNIBISYSYAITHAANA MAA RAZAOTANAA (Dengan nama Allah, jauhkanlah kami dari 
setan dan jauhkanlah setan yang Engkau anugerahkan kepada kami) ', jika ditakdirkan 
memperoleh anak dari keduanya, maka setan tak bakalan membahayakannya selama- 
lamanya." 


IA ni pat pedang a HAN kak yA ge Sis 
SANI وَسَلْتَ‎ IA í APAS AEEA : KA ANE 
Kek SA ade Ea K IE AGAN اشم‎ 


6848. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada 
kami Fudlail dari Manshur dari Ibrahim dari Hammam dari Adi bin Hatim berkata, "Aku 
pernah bertanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, aku katakan, 'Saya biasa melepas anjingku 
yang terlatih! Nabi menjawab: "Jika kau lepas anjingmu yang terlatih dengan kau sebut nama 
Allah, lantas anjingmu menerkam mangsanya, maka makanlah dari yang diterkamnya, dan 
jika kamu melempar dengan batang panah namun batang panah itu melukai (melukai kulit, 
atau mengalirkan darah,) maka makanlah." 


ددا يو شف بن مو می ARE ANE PSS‏ يُحَرَتُ عن EA‏ 


همه 


ERAN KE ayang Ea Ú ABI AI ALI عَاسَدَكَالتكَالُو‎ 
عدا چ‎ AAS AS Sa UAN SNI A5 S5 


A‏ و 


oat GAMAN وَالدَرَاوَ‎ 


6849. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu 
Khalid Al Ahmar berkata, aku mendengar Hisyam bin Urwah menceritakan dari Ayahnya dari 
'Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, di sini ada beberapa kaum yang baru saja meninggalkan 
kesyirikan (Kelslamannya baru-baru saja), mereka biasa membawakan daging untuk kami 
yang kami tidak tahu dengan menyebut nama Allah ataukah tidak (lantas bagaimana)? ' Nabi 
menjawab: "Sebutlah oleh kalian nama Allah, dan makanlah." Hadis ini diperkuat oleh 
Muhammad bin Abdurrahman dan Darawardi dan Usamah bin Hafsh. 


Pata 
- 


BA AU A 2 27/9 دكا فض وه‎ 
GS عَلَيَهِوَسَلَمَ‎ ANDA NEH Bra حفص عُمَرَحَدَتَْاهِسَامٌ‎ ea 
Aw و5 5 ر و و‎ 
6850. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami 


Hisyam dari Oatadah dari Anas berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkurban 
dengan dua kambing, beliau sebut nama Allah dan beliau bertakbir." 


en aa par BATA‏ ا 
taki‏ مَل Ei ea ANDA KAA SELAI ads Lis Ale,‏ 
Aa aa‏ 


6851. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al Aswad bin Qais dari Jundab ia pernah menyaksikan Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam di hari raya kurban (idul adla) mendirikan shalat, kemudian berkhutbah dan 
bersabda: "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, hendaklah ia menyembelih kembali 
dengan sembelihan lain sebagai gantinya, dan barangsiapa belum menyembelih, hendaklah 
menyembelih dengan menyebut nama Allah." 


0 26 


SELANG 223 FEE ديار‎ BE تاو‎ ga ih 
بال‎ AE SAK HA PISA AA 


6852. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Warga' 
dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar radliyallahu'anhuma mengatakan, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan 
barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah." 


Bab: Penjelasan mengenai dzat, sifat dan nama-nama Allah 


- 
A - 


Ma Ni a bea JALAN 


Pa 


AN PÁN E SEA BN AL a ihh لمي‎ NA) 


- 
e A277 2 24 ee 9 KA 


n SS da عياض أنَابَنَه‎ A adi 


LAN 


D NG لیو‎ Na ga ڪر‎ SG سی تح د‎ sala JALAN yak Nino 


- 
- و‎ Z r 


ed sakan UNI IS DAN ska e Midzi ليك‎ 


7 pa 


N 


A 
Padi Zs NEE A 


Ia, Pena‏ ع قله BAE a : LANGKA‏ مَأْصِيبُوا 


6853. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Azzuhri telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Abu Sufyan bin Usaid bin Jariyah 
Atstsagafi sekutu bani Zuhrah yang merupakan salah seorang sahabat Abu Hurairah, bahwa 
Abu Hurairah berkata, "Pernah Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam mengutus sepuluh 
orang sahabatnya yang di antaranya ialah Khubaib Al anshari, lantas Ubaidullah bin Iyadl 
memberitakan kepadaku bahwa anak perempuan Al Harits mengabarkan kepadanya, tatkala 
mereka (Banu Harits bin Amir bin Naufal) berkumpul, Khubaib bin 'Adi meminjam sebuah 
pisau kepada anak perempuan itu untuk membersihkan rambut-rambut tubuhnya. Tatkala 
mereka keluarkan Khubaib dari tanah haram untuk mereka bunuh, Khubaib Al anshari 
berkata, "Aku tak peduli ketika aku terbunuh sebagai seorang muslim # Di bagian tubuh 


manapun aku terbunuh karena Allah # Asalkan itu semua demi Dzat Allah # Kalaulah Allah 
berkenan la memberi barakah di semua sambungan daging yang tercabik-cabik." Khubaib 
kemudian dibunuh oleh anak laki-laki Al Harits, dan nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
kabarkan berita kematian Khubaib dan teman-temannya kepada sahabat-sahabatnya ketika 
mereka memperoleh musibah yang menimpanya." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri -Nya). 
لد‎ A Da a IN SOE SA 
BA ررر‎ z سس سان ةس‎ AK 2%, Ka AT 26 PEA م ايل‎ E 21 
الله‎ 


6854. Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafs bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Syaqiq dari Abdullah 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tak ada seorangpun yang lebih 
cemburu daripada Allah, yang karena sifat cemburu-Nya Allah mengharamkan segala bentuk 
kejahatan, dan tak seorang pun yang lebih senang dipuji daripada Allah." 


Paparan صل ال‎ gili عمش ع ناي صال ج ڪَن اي هر‎ gi NAN 


SISA K3 هسه وهو‎ KELING وهو‎ SERAH GE IE 


6855. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu hamzah dari Al A'masy dari Abu 
Shalih dari Abu Hurairah dari nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dikala Allah 
mencipta manusia, Dia menulis dalam kitab-Nya yang Dia sendirilah yang menulis terhadap 
diri-Nya, dan itu diletakkan-Nya di sisiNya di atas 'arsy, 'Sesungguhnya rahmat-Ku lebih 
mendominasi kemurkaan-Ku'." 


JBS KE PPI ge WE 49 Pa ea ba yai iy z : دكا م‎ 
Sea an a Papan TU e 


sr? 


Mk Su 


A 


3 San gd Denai 500507 Pn Kas 


6856. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Hafs telah menceritakan kepada kami 
Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy aku mendengar Abu Shalih dari Abu 
Hurairah radliyallahu'anhu berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku berada 
dalam prasangka hamba-Ku, dan Aku selalu bersamanya jika ia mengingat-Ku, jika ia 
mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku mengingatnya dalam diri-Ku, dan jika ia mengingat- 
Ku dalam perkumpulan, maka Aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik 
daripada mereka, jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku mendekatkan diri 


kepadanya sehasta, dan jika ia mendekatkan diri kepada-Ku sehasta, Aku mendekatkan diri 
kepadanya sedepa, jika ia mendatangi-Ku dalam keadaan berjalan, maka Aku mendatanginya 
dalam keadaan berlari." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah-Nya) 


r 


yag BENANG SAI 


“ 


BE عن جَابر‎ PE E Nah HN Pa Uang YAK PUKANG 
ايهو سلم اعود‎ SAN an ANGGA HI JNE 


LA 


TOv » S tigla ga AY AINI 3 asa بوه قال‎ » 
هداس‎ aka pel Jo ANJI Kasi Hal 


6857. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari 'Amru dari Jabir bin Abdullah berkata, "Tatkala ayat berikut 
diturunkan: "(Katakanlah Hai Muhammad, Dia-lah yang Maha berkuasa mengirimkan siksaan 
untuk kalian dari atas kalian) ' (QS. Al An'am 65), Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
memanjatkan doa: 'Saya berlindung dengan wajah-Mu, ' lantas Allah berfirman: "(Atau dari 
bawah kakimu) ' (OS. Al An'am 65), maka nabi memanjatkan doa: 'Saya berlindung dengan 
wajah-Mu', dan Allah berfirman: (Atau menjadikan kalian berkelompok-kelompok) ' (OS. Al 
An'am 65), maka Nabi berkomentar 'Ini lebih sepele." 


Bab: Firman Allah Ta'ala (dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku) 


DIAN JEN SBB gê en 


2 


Sa بأَعْوَرَوَأَشَارَبِيَدهإِلَ‎ pnis KESAN كيه وسم قال‎ 
ANGGA کا‎ A D AJE 


6858. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Juwairiyah dari Nafi' dari 'Abdullah berkata, "Dajjal disebut-sebut di sisi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lantas beliau berkomentar" 'Allah tidak samar bagi kalian, Allah tidak buta 
sebelah -sambil beliau mendemontrasikan dengan tangannya ke matanya- 'dan bahwasanya 
al masih addajjal buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok." 


Aje 0 ELÁN e NENEK 25 مَعِعَتٌ‎ BSE, 1 TN Naa اغف عقف 5 عه‎ 
SAI NA 552 aa CPNS ia as a yana 

ING ass 55 بأعَوَرَم‎ 
6859. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah telah mengabarkan kepada kami Qatadah berkata, aku mendengar Anas 
radliyallahu'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidaklah Allah mengutus seorang 
nabi pun melainkan telah mengingatkan kaumnya terhadap si buta sebelah dan si pendusta, 


ingatlah bahwa dajjal adalah buta sebelah, sedang Rabb kalian tidak buta sebelah, tertulis 
diantara kedua matanya KAFIR." 


Bab: Firman Allah Ta'ala (Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang 
Membentuk Rupa) 


KE هوا‎ PG CS هيب‎ DSA SAS Gl Kenya 
BELA PA NALAKA 2553 sng Dh حَبَانَءَ کک‎ 


Es > la AE Ye LAM Ka LAS Sp katak 
TEJ ma IL AAA ea Aas 


7 - 


4 


WAS gra Sie AE IBAN 


6860. Telah menceritakan kepada kami Ishag telah menceritakan kepada kami Affan telah 
menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Musa -yaitu Ibn Ugbah- 
telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Ibn Muhairiz dari Abu 
Sa'id Al Khudzri saat perang bani Musthalig, bahwa para sahabat mendapatkan para 
tawanan wanita, dan mereka ingin menikmatinya (jimak) namun tidak menginginkan para 
tawanan wanita itu hamil. Maka mereka bertanya kepada nabi tentang 'azl (mengeluarkan 
sperma di luar kenaluan wanita), maka Nabi bertanya: 'Bukan sebaiknyakah kalian tidak 
melakukannya, sebab Allah telah menetapkan siapa saja yang hidup hingga hari kiamat tiba? 
' Sedang Mujahid berkata dari Gaza'ah aku mendengar Abu Sa'id berkata, "Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: 'Tidaklah manusia yang dicipta melainkan Allah lah yang 
menciptanya." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku) 


حَدَّكِي حَدََتا ھم ام عنقا عَ اَی NG ALAN SAN‏ جما 
NE KAA setan PAN‏ هيفو و َو NG PA ab AE SE KAKAK‏ 


LA 2 
Aa - 


Sia AA عَلّمَكَ‎ ASUHAN son AAS ÉN SSTG 5) ga 
PASI (EA و ید کر‎ BEN ABU KA ya 52 D يَتَاحَتَّى‎ 7 


23 كم ويد‎ WEI Aa pipe TA PALU واو‎ 


SE اه قيفو‎ NG SEA اه حَلِيلَ‎ AN کڪ ڻاٿو‎ e ; 
SRA SA ÁRT امو سی‎ PN ASI Ma 


1 


IA i MU (PaP 2 0 2 < Ar ا‎ 2 241 LA - 
da اعيسَى‎ AA ويڏ كله حَطِيَتَهُالَيِي‎ BELI JE ANY 


2 #3. 9 - AA P Pa 3, PA 7 
agar MAA 8 NT مو‎ RENA عيسى‎ AE كوو‎ 


KAA ATA ري قي‎ AR ماتا حر فيانو ون ةنطق‎ nas ta Se 


KAN gila AN SAB IKA EN Kala Sean 


- e Gs. 7 0 2 
Era لي‎ is glass Ale ang AAS 


NO 2 -$ 9 - 1 117‏ 34 12 2- 4 مع و 
سَاجدَاقَيدَعَنِي KÉK‏ يدعي KERAS aka ANG BELA BANG‏ 
ر ٽي بمَحامِدَڪَلمَنِيهار #3 Ben a an SARAN‏ 


SIB saka سل‎ ANA 6 ING SERASA يعني‎ 
AÍ ُيَارَبَ ماقي ف السار‎ Ses e NAN sal ê aan 


g 


HAV oat SEA Je NIE جب َيه الحو‎ 5501 Nai 
PA YAA IAI FAN TE pS Aimi, Pa PER 


Z 
at 2 w. 


ilai Gala a SANA gag BSA au‏ در 


P 


6861. Telah menceritakan kepadaku Mu'adz bin Fadlalah telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dari Qatadah dari Anas bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada hari 
kiamat Allah mengumpulkan orang-orang mukmin, lalu mereka berkata, 'Tidak sebaiknyakah 
kita meminta syafaat kepada Rabb kita sehingga Dia bisa menjadikan kita merasa aman dari 
tempat kita sekarang ini? ' akhirnya mereka datangi Adam dan mereka sampaikan, 'Wahai 
Adam, bukankah engkau tahu bahwa Allah menciptamu dengan tangan-Nya dan Ia jadikan 
para malaikat tunduk sujud kepadamu, dan mengajarimu nama-nama segala sesuatu, maka 
mintailah syafaat Tuhan kami untuk kami sehingga Dia bisa memberi kenyamanan kami dari 
tempat kami sekarang ini! ' Adam hanya menjawab, 'Aku tidak berhak di sini.' Dan Adam 
menceritakan kesalahan yang pernah dilakukannya kepada mereka seraya berkata, 'Coba 
kalian datangi Nuh sebab ia adalah rasul pertama-tama yang Allah utus ke penduduk bumi.' 
Mereka pun mendatangi Nuh, namun Nuh menjawab, 'Saya tak berhak menolong kalian di 
sini', sambil Nuh menceritakan kesalahan yang pernah dilakukannya, 'namun coba 
datangilah Ibrahim yang ia adalah khalilurrahman (kekasih Allah Arrahman).' Lantas mereka 
pun mendatangi Ibrahim. Hanya Ibrahim menjawab, 'Maaf, di sini saya tak berhak menolong 
kalian.' Lantas Ibrahim menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya seraya ia katakan, 
'Coba datangilah Musa, seorang hamba yang Allah telah memberinya Taurat dan Dia 
mengajaknya bicara.' Mereka pun mendatangi Musa, hanya Musa berkata, 'Maaf, di sini saya 
tak berhak menolong kalian, ' lalu ia menceritakan kesalahan yang pernah dilakukannya, 
'namun datangilah Isa, hamba Allah dan rasul-Nya, kalimah-Nya dan ruh-Nya.' Lantas mereka 
mendatangi Isa.' Hanya Isa menjawab, 'Maaf, di sini saya tak berhak menolong kalian, 
namun cobalah kalian datangi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam, seorang hamba yang 
telah diampuni dosanya baik yang terdahulu maupun yang akan datang.' Lantas orang-orang 
pun mendatangiku. Aku berusaha mendatangi dan meminta ijin Tuhanku sehingga aku 
diijinkan. Dan jika kulihat Tuhanku, aku tersungkur sujud. Lantas Allah membiarkanku 


sekehendak Allah membiarkanku. Tiba-tiba ada suara memanggil-manggil, '"Angkatlah 
kepalamu hai Muhammad, katakanlah, perkataanmu didengar, mintalah, engkau diberi, 
ajukanlah syafaat engkau akan diberi! Aku pun memuji Tuhanku dengan pujian yang 
diajarkan Tuhanku kepadaku tentangnya, kemudian aku memberi syafaat. Aku pun memberi 
syafaat, lantas Dia memberiku batasan yang aku kemudian memasukkan mereka ke dalam 
surga. Aku kemudian kembali, dan jika kulihat Tuhanku, aku tersungkur sujud dan Allah 
membiarkanku sekehendak-Nya. Lantas ada suara, 'Angkatlah kepalamu hai Muhammad, 
katakanlah, engkau didengar, mintalah, engkau pasti diberi, mintalah syafaat, engkau musti 
diberi syafaat." Maka aku memuji Tuhanku dengan pujian yang telah diajarkan Tuhanku 
kepadaku tentangnya. Lantas aku memberi syafaat. Dan Dia memberiku batasan yang aku 
kemudian memasukkan mereka ke dalam surga. Aku kembali dan kuutarakan kepada 
Tuhanku, 'Ya Tuhanku, tidak tersisa dalam neraka selain yang ditahan oleh Alquran dan wajib 
kekal di dalamnya'." Nabi shallallahu "alaihi wasallam kemudian bersabda: "Akan dikeluarkan 
dari neraka siapa saja yang mengucapkan laa-ilaaha-illallah dan dalam hatinya mempunyai 
kebaikan seberat sebiji gandum, kemudian akan keluar dari neraka siapa saja yang 
mengucapkan laa-ilaaha-illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji tepung, 
dan akan keluar dari neraka siapa saja yang mengucapkan laa-ilaaha illallah sedang dalam 
hatinya terdapat kebaikan seberat biji atom." 


2 


BISNIS َنأ ي هر‎ PUS بُو‎ ARA خر اش‎ KAYU GA 


ا 


P ا‎ AN 


KANA IA ah AJE Gde bass Da ja 


SANGANG NGAHAT ماني يدهو كال‎ jan SIN GAN ga 
WE 
6862. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena 
memberi nafkah, dan selalu dermawan baik siang maupun malam." Beliau bersabda lagi: 
"Bukankah kalian telah melihat apa yang dibelanjakan-Nya semenjak Dia mencipta langit dan 
bumi, dan tidak berkurang sedikit pun apa yang di tangan-Nya?" Beliau bersabda lagi: "Arsy- 
Nya di atas air, dan tangan-Nya yang lain memegang timbangan, yang terkadang la 
rendahkan atau la tinggikan." 


a 
2 Tua Bom NG اهال‎ AS AE صَلَ‎ AAA Gb 
CIA ES Ian 5 SUN Fa يه‎ Pra AANG 2 


A 2 


SDN AEA Ba Dai تمت ابن عم‎ 


Aa 9 


3 NAN ais Gadi a Hak E ود كال كال شولا ا‎ ANANA PARA 


uG 
4 
t 

2 

N 
5 

N 

N 


6863. Telah menceritakan kepada kami Muqaddam bin Muhammad bin Yahya berkata, telah 
menceritakan kepadaku pamanku Algasim bin Yahya dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibn Umar 
radliyallahu'anhuma, dari Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam, beliau bersabda: "Pada hari 
kiamat Allah menggenggam bumi dan langit berada di tangan kanan-Nya, lantas Allah 
berfirman 'Aku lah sang raja'." Sa'id meriwayatkannya dari Malik dan Umar bin Hamzah 
berkata, 'Aku mendengar Salim aku mendengar Ibn Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan hadis ini." Dan Abul Yaman berkata, telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Azzuhri telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bahwa Abu Hurairah 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah menggenggam bumi." 


HE ALE PN Kena ara‏ عَبِيدَةَعَنَ 
Aa 5 ak en a‏ قَقَالَيَا مُحَمَّدَإنَ لَه SAT KAN‏ 


A GN IA 
ل‎ 


BII HA NA Ng SA EA LA NGE EN IP 


2z% x Z ahas - 


ERA‏ ولا تلا AR Sea Par‏ (وَمَاقَدَرُوا الله حَقَّقَذَّرِه) قال 


ور 2 ري > 2 


Ir AAA Ane EA ANE) yaaa EA داه‎ AAA دو‎ LA 
دِ يال‎ AS la IN صل‎ NG رسو‎ 
6864. Telah menceritakan kepada kami Musaddad ia mendengar Yahya bin Sa'id dari Sufyan 
telah menceritakan kepadaku Manshur dan Sulaiman dari Ibrahim dari 'Abidah dari 
Abdullah, bahwa seorang Yahudi menemui nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata 'Hai 
Muhammad, Allah memegang langit di atas satu jari, dan seluruh bumi dengan satu jari, dan 
seluruh gunung dengan satu jari, dan semua pohon hanya dengan satu jari, dan seluruh 
makhluk yang ada hanya dengan satu jari, lantas berkata 'Akulah Sang raja." Maka Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam pun tertawa hingga kelihatan gigi serinya, kemudian beliau 
membaca ayat: '(Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang 
semestinya) ' (OS.Azzumar 67). Yahya bin Sa'id berkata, "Dan Fudlail bin Ziyad di dalam hadis 
tersebut menambahkan, dari Manshur dari Ibrahim dari Abidah dari Abdullah lantas 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam terkagum-kagum seraya membenarkannya." 


ا JAENA SAE a‏ مش سفت Las‏ إِبر اهم قال AE LA‏ يول 
P3 1 aa‏ ا ع سَلَّمَمِنَ آهل الڪ تاب NG AANG‏ 


A d 


ATA ESA ESA ga gado 
Usi BEN صَحِكَ حَنَّى‎ kasak AN SNN 
Selia 


6865. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy aku mendengar Ibrahim 
berkata, Aku mendengar Alqamah berkata, Abdullah berkata, "Seorang laki-laki ahli kitab 


menemui nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Abul qasim, Allah memegang 
langit hanya dengan satu jari, semua pohon hanya dengan satu jari, semua bintang hanya 
dengan satu jari, seluruh makhluk hanya dengan satu jari, lalu Allah berfirman: 'Akulah sang 
raja, akulah sang raja'. Dan kulihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tertawa hingga kelihatan 
gigi serinya, lantas beliau membaca ayat: '(Dan mereka tidak menghormati Allah dengan 
penghormatan yang semestinya) ' (OS.Azzumar 67). 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam: Tidak seorang pun yang lebih 
cemburu selain Allah 


SMAN SEN MIE ES عو‎ PISA SS PAN Jne S3 حَدَتْمَامُوسَى‎ 
TAX 0 NGANG و و‎ NG AL Ns 2 
م‎ san is عن المغيرةقال قال سعد عب‎ 


7 A 


SAN JL Ga: IL KPI 23‏ وَمِنَغَيرَوَسَعَدِوَاللَه 
AN SA AE JAN‏ اش IS Jua NEK AAN Sa jab‏ 


PA MUA مَلِكَوَعَدَ‎ JT AN RASA AN LSN نولا‎ KAN ينو‎ êp PAT an 


AT 2 


bad an AE ga “EN 


6866. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail At Tabudzaki telah menceritakan 
kepada kami Abu 'Awanah telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari Warrad juru 
tulis Mughira, dari Mughirah berkata, "Sa'd bin Ubadah berkata, "Kalaulah kulihat seorang 
laki-laki bersama isteriku, niscaya aku penggal dia dengan pedang di bagian mata pedangnya, 
bukan dengan pinggirnya." Berita ini kemudian terdengar oleh Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, sehingga beliau bersabda: "Adakah kalian merasa heran dengan 
kecemburuan Sa'd? Demi Allah, sungguh aku lebih cemburu daripada dia, dan Allah lebih 
cemburu daripada aku, dan karena kecemburuan Allah itulah Allah mengharamkan segala 
kejahatan baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan tidak ada seorangpun yang 
lebih suka terhadap argumentasi daripada Allah, karena itulah Allah mengutus para rasul 
sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan tak ada seorang pun yang 
lebih menyukai pujian daripada Allah, karena itulah Allah menjanjikan surga." 


Bab: Katakanlah: "Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?" Katakanlah: "Allah" 


A 


كتاج زاكر AA‏ فكو كاه ا KAN TA‏ 

ر رت رر و م مي Aan L LA 24 MX‏ 

JANG ya Ba da 3‏ آنشيءَ E NE‏ تتا 

6867. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'd berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah 


bertanya kepada seseorang: 'Apakah engkau mempunyai hapalan alquran? ' la menjawab, 
'Ada, yaitu surat sedemikian sedemikian, ' yang ia sebut namanya." 


Bab: dan adalah singgasana-Nya di atas air (Al An'am: 7), Dia adalah Tuhan yang 
memiliki 'Arsy yang agung (At Taubah: 129) 


bêja ALE AE BEN ES PK PUJI S 
SAN مي ال ايو‎ rta SA سام‎ yaah Ne ee Ibn pe 
Bs AM SAB, مِنّ‎ BESI A تمم الو‎ si 
ANE ANAA PIARA S0 tai Dal HI EL کم قالو‎ Aa 
PARETE E Ngga NGGE NG هو‎ is 
AN اب ينطع دو‎ KAA TA PANGAN rara ده‎ NA NG ISI 3 PANA sub 
AE JAN 


6868. Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, Telah mengabarkan kepada kami 
Abu Hamzah dari Al A'masy dari Jami' bin Syidad dari Shafwan bin Muhriz dari 'Imran bin 
Hushain berkata, "Pernah aku di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Tiba-tiba ada 
sekelompok kaum dari bani Tamim mendatanginya dan berkata, "Terimalah berita gembira 
wahai bani Tamim! Mereka menjawab, 'Engkau telah memberi kami kabar gembira, maka 
berikanlah! Lantas beberapa orang penduduk Yaman datang dan beliau katakan: "Terimalah 
kabar gembira wahai penduduk Yaman, sebab bani Tamim belum menemerimanya! ' 
Mereka jawab, 'kami menerimanya, kami datang untuk belajar agama dan bertanya 
kepadamu awal-awal kejadian alam ini! Nabi menjawab: 'Allah telah ada dan tidak ada 
sesuatu pun terjadi sebelum-Nya, arsy-Nya berada di atas air, kemudian Allah mencipta 
langit dan bumi dan Allah menetapkan segala sesuatu dalam alguran'. Lantas seorang laki- 
laki mendatangiku dan berujar "Wahai Imran, carilah untamu, sebab untamu pergi! Aku 
bergegas mencarinya, tidak tahunya fatamorgana (padang pasir) menghilangkan 
pandangannya. Demi Allah, sungguh aku mengimpikan sekiranya untaku biarlah hilang 
sedang aku tidak usah berdiri." 


N 


w 


POPRA 


aa Ba BMA NE MES URUT Oh as 


: KENAPA AAN adu ا‎ PANAI Nanas Nha al 
A 


PA Da Pa iz ok “G3‏ 7 - 2 ۶و اي 

SEA ANA Ning AL JEN Sasa نفص مَافي‎ BH NN AN 
2283 

PRA 
6869. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazag telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam telah menceritakan 
kepada kami Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Tangan kanan 
Allah selalu penuh dan sama sekali tidak pernah kurang karena berderma (infak), Dia sangat 
dermawan baik malam maupun siang, tidakkah kalian tahu apa yang telah diinfakan-Nya 
semenjak la mencipta langit dan bumi dan itu semua tidak mengurangi apa yang berada di 


tangan kanan-Nya? Dan arsy-Nya berada diatas air, dan ditangan-Nya yang lain urusan 
menjulurkan atau menahan, karenanya Dia meninggikan atau merendahkan." 


en saban ama 3 مد دتا د‎ SAS 
AMIK Ss Sa AK - 3) MAA ss PAR 2 AN ISIAN jg SE J3 5 


BA an a a PAT Ba Pera‏ اج 
LM NG IN BD LAU L BAPA ur a’ 70‏ 
BEA iga Pn JS 233 GS Sea AN aa)‏ 
SE BEI SEN ISS yana mana, Ae‏ 


6870. Telah menceritakan kepada kami Ahmad telah menceritakan kepada kami Muhammad 
bin Abu Bakar Al Mugaddami telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Tsabit 
dari Anas berkata, "Zaid bin Haritsah datang melaporkan keluh kesahnya, lantas Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bertakwalah engkau kepada Allah, dan tahanlah 
isterimu." Anas berkata, "Kalaulah Rasulullah sudah merahasiakan sesuatu, beliau sungguh 
merahasiakannya." Ketika itu Zainab binti Jahsyin membanggakan diri kepada isteri-isteri 
beliau lainnya seraya berkata, 'Kalian dikawinkan oleh keluarga kalian, sebaliknya aku 
dikawinkan sendiri oleh Allah ta'ala dari atas langit berlapis tujuh.' Dan masih dari Tsabit 
mengenai ayat: '(Dan kamu merahasiakan urusanmu yang Allah membeberkannya, dan 
kamu takut kepada manusia) ' (Os. Al Ahzab: 37), ayat ini diturunkan tentang percekcokan 
rumah tangga Zainab dan Zaid bin Haritsah." 


A 2 aa 


ISI sis 
EEIN . dg 33 sab AKE 27 2 9و‎ ° P AT 


4 


Ja Ae NAN BES pala ga: senja 


6871. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Isa bin Tahman berkata, aku mendengar Anas bin Malik radliyallahu'anhu mengatakan, "Ayat 
hijab diturunkan tentang Zainab binti Jahsyin, yang ketika itu beliau 
Shallallahu'alaihiwasallam memberinya makan berupa roti dan daging, dan Zainab 
membanggakan diri kepada isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lainnya dengan 
berkata, 'Allah lah yang menikahkanku di langit." 


Te Luna عش‎ SI SN دتا‎ 


AAA ح عن أي هْرَ‎ ANE بو‎ ARA BR KAYU PISA 
NEK ANE SANE gaya NATAH [Pn Igis hae 

6872. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abuz zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi 


shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika Allah menetapkan penciptaan, Dia tulis di sisi- 
Nya di atas arsy-Nya 'Rahmat-Ku lebih mendominasi kemurkaan-Ku'." 


Pera AN A حَدَكْنِي‎ AI ِبر اهيمر‎ Is 
a a ALA 


AAS SN De IS AAL Jana ASAM RAN گاو‎ 
PESAN AG A Sêlasa kN َف‎ NGA GANG قلا‎ 


r 


A3 LAN YA LSN ُأَوْسَط‎ 26 a PANAI GALÊNG LSS 


KEK era 


6873. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Al Mundzir telah menceritakan kepadaku 
Muhammad bin Fulaih berkata, telah menceritakan kepadaku Ayahku telah menceritakan 
kepadaku Hilal dari 'Atha bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan rasul-Nya, mendirikan shalat, dan 
berpuasa pada bulan Ramadlan, maka Allah berkewajiban memasukkannya kedalam surga, 
baik ia berhijrah fi sabilillah atau duduk di tempat tinggalnya tempat ia dilahirkannya." Para 
sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tidak sebaiknyakah kami mengabarkan orang-orang 
tentang hal ini?" Nabi malahan menjawab: "Dalam surga terdapat seratus derajat yang Allah 
persiapkan bagi para mujahidin di jalan-Nya, yang jarak antara setiap dua tingkatan bagaikan 
antara langit dan bumi, maka jika kalian meminta Allah, mintalah surga firdaus, sebab firdaus 
adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi, di atasnya ada singgasana Arrahman, dan 
daripadanya sungai surga memancar." 


- 
2 7 18 


& BE bat N سَاوِيَدّعَنَالَأَعْمَضٍِعَنَإِبْرَاهِمَهُوَ‎ a jan KAS Pa 
JANG ING AN HAM DB Ash IG 


2A ر‎ 


bi ديو‎ PEN دسا‎ SAN فلت انهو رسو عَم‎ ANANA Tes 


Men iih 58 SM SA kat ak in ki من‎ ce US AS و‎ 


6874. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Abu 
Mu'awiyah dari Al A'masy dari Ibrahim -yaitu At Taimi- dari Ayahnya dari Abu Dzar berkata, 
"Aku masuk masjid sedang Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam duduk. Ketika matahari 
terbenam, beliau bertanya: 'Wahai Abu Dzar, tahukah engkau ke manakah matahari ini 
pergi?" Aku menjawab, 'Allah dan rasul-Nya lah yang lebih tahu! ' Nabi menjawab: 
"Sesungguhnya matahari ini pergi meminta ijin untuk sujud sehingga diijinkan, seolah-olah 
dikatakan kepada 'Kembalilah engkau dari tempat engkau datang', maka ia muncul di 
sebelah baratnya, " kemudian beliau membaca: "(Itulah tempat tinggalnya) ', menurut 
bacaan Abdullah." 


Wi 


r 


SA AE ÉN بْشهاپ‎ NE اهم‎ ANE ga saba 


PA 
“916 i 


PAN AAN ANON TAN EA BEN AE MEA EA ga IE AS 


Í 


eaa Pera Sa a 
SANG D Sia Ai bi Ar 


3 و‎ WAN MG Tia : Di 
SAS FN AI Ka IE 


uG 
NU 


6875. Telah menceritakan kepada kami Musa dari Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Ibn Syihab dari 'Ubaid bin Sibaq bahwa Zaid bin Tsabit, sedang Al Laits berkata, telah 
menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Khalid dari Ibn Syihab dari Ibn Sibaq Zaid bin 
Tsabit menceritakannya dengan berkata, "Abu Bakar mengutus seseorang kepadaku dan Abu 
Khuzaimah Al Anshari, sehingga aku telusuri alquran dan hingga aku temukan akhir surat At 
Taubah, yang aku tidak menemukannya dengan seorang pun selain bersamanya, yaitu ayat: 
'(Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalian sendiri) ' (QS. Attaubah 128), hingga 
penghabisan surat al Bara'ah (surat At Taubah)." Telah menceritakan kepada kami Yahya bin 
Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dengan hadis ini, dan beliau 
berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Yunus dengan hadis ini, dan ia menyebutkan, 'Bersama Abu Khuzaimah Al 
anshari." 


EN ES لماي‎ akik : ma جا د‎ 


SANA VIP Ma aan a ak; AN 


6876. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Sa'id dari Qatadah dari Abul "Aliyah dari Ibn Abbas radliyallahu'anhuma berkata, 
"Jika susah, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memanjatkan doa: 'LAA-ILAAHA ILLALLAHUL 
'ALIIMUL HALIIM, LAA-ILAAHA ILLALLAH RABBUL'ARSYIL 'AZHIIMI LAA-ILAAHA ILLALLAH 
RABBUS SAMAAWAATI WARABBUL ARDLI RABBUL'ASYIL KARIIMI (Tiada sesembahan yang 
hak selain Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tiada sesembahan yang hak 
selain Allah, Tuhan pemelihara arsy Yang Maha Agung, tiada sesembahan yang hak selain 
Allah Yang memelihara langit dan bumi, Tuhan pemelihara arsy yang mulia) '." 


2 > AS 


ER A دكن د توق حَدَكْتَاسْفْيَانُعَنْ عَم‎ 
0 ا‎ Par RN ap Sat Zeg 1 Pd ر و‎ Papa ZA 
Pee بمومى‎ . 2615 PERAGA 355 gênah عَلَيّهِوَسَلََكَالَ النّاسُ‎ Pars AN aa) 


57 A جشو 7 ااا‎ o 


EAE ERTA IPA KEN kas 


6877. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari 'Amru bin Yahya dari Ayahnya dari Abu Sa'id Al Khudzri dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pada hari kiamat semua manusia pingsan, tak tahunya 
saya dan Musa berpegangan dengan salah satu penyangga 'arsy." Sedang Al Majisyun 


berkata dari Abdullah bin Fadll dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dan aku menjadi manusia yang pertama-tama 
dibangkitkan, tak tahunya Musa sudah menyangga arsy." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan) 


136 ور و TN‏ 


z‏ 5- 6 1 ر گر و SA Ks © lw‏ ا 

Was‏ إسماعيل SAS‏ مَالِكْعَنَ أي الزّنادِعَنَ عَن ا ي هر يَرَةرَضي الله عته AN‏ لله 
a‏ ار و لاع -G fz TE 56 & 1 ar NENGGE‏ ده ودع Eg‏ { 
صل NE AG SG AG gê NG ka ALA‏ 


A 
26 2 2و‎ RA ۶و‎ A WENG As رمات اه‎ <4 A رس دو‎ 2 NI لاد‎ 574 
بكم فيقول كيف تر كم‎ IA هو‎ ANA iba NG PSP PAN الْعَصَرِ‎ 
ANAA 259 ور‎ ANG A EH 0 WETAN Si رسن 0 ل عه ب‎ D LE r 1 RT 2 
Sa a Laaa BIAS عبادي فيقو لو نَتَرَ‎ 
ra A 


Ta LA 


w 14 w IM i 


دى بعل ق ومن كشب طت و لا تمد إلى اف إل الط قان Ui LÊ nain PESAN‏ 
Z P ci 7 P Pa‏ 


2 4 4 ما ارم مار 222 و‎ Ne هه‎ CE a 0 ر‎ -é - 
DE Na ANAKE Gi R95 JA Jins SS 5 A Si AUS لصاجبه‎ 


A 
CAN NY da area الک“ ا‎ ک٤‎ A کار‎ Ada 
2 w > . ا‎ y“ . . 
یب‎ JANG) aana الله عليه وسَلم و‎ Je NE سیر رعا ي هر‎ 
pd 


6878. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu 
Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah  radliyallahu'anhu, Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih 
berganti bertugas mengiringi kalian diwaktu malam dan siang, mereka berkumpul ketika 
shalat 'ashr dan shalat subuh. Malaikat yang mengawasi amal kalian di malam hari naik ke 
langit lantas Allah bertanya mereka -dan Allah lebih tahu keadaan kalian- bagaimana kalian 
tinggalkan hamba-hamba-Ku? Para malaikat menjawab, 'Kami tinggalkan mereka sedang 
mereka tengah mendirikan shalat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan 
shalat'." Sedang Khalid bin Makhlad berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman 
telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Dinar dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata, 
"Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa bersedekah dengan separuh 
biji kurma dari penghasilan yang baik, dan tidak ada yang naik kepada Allah kecuali amal 
yang baik, maka Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya, kemudian 
mengembangkannya untuk pelakunya sebagaimana salah seorang diantara kalian merawat 
kuda piaraannya hingga sebesar gunung." Dan hadis ini diriwayatkan oleh Warga' dari 
'Abdullah bin Dinar dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 


wasallam dengan redaksi, 'Dan tidak ada yang naik kepada Allah kecuali kebaikan'. 
PENGEN نَْتَاكةَعَنَ أن‎ Bana a PSA e Sis 
ANA NAN NG ڪر‎ Teri AAS la ANE A 
c AKAN KESAN NI AS 5 


A 


A 


6879. Telah menceritakan kepada kami Abdul A'la bin Hammad telah menceritakan kepada 
kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Abul 'Aliyah 
dari Ibn Abbas bahwa nabi shallallahu 'alaihi wasallam membaca kalimat-kalimat berikut 
ketika susah: 'LAA ILAAHA ILLALLAHUL 'AZHIIM, LAA-ILAAHA ILLALLAH RABBUL'ARSYIL 
'AZHIIMU, LAA-ILAAHA ILLALLAAH RABBUSSAMAAWAATI WARABBUL'ARSYIL KARIIM (Tiada 
sesembahan yang hak selain Allah Yang Maha agung, tiada sesembahan yang hak selain Allah 
pemilik arsy yang Agung, tiada sesembahan yang hak selain Allah pemilik langit dan pemilik 
arsy yang mulia) '. 


Paud 227? < pn 2 z% 4 06 0 2 4 - 
w s iilo SAN PA KATA SAS hn AH 


- 


N 


Se Uh AS IA NS akh ka ليهو‎ MAU? AN AN Na 


NA del 3 LIGA يعن ابأ م عن أبي سويد‎ EN AS AS SAS 
paar AJ dent las San Be ala sale A 


MIMIN غلا العام ري ا حبني‎ A gas gg ananeng iA 
a g 


Sea A KE AE ET CIRA AB É cg hN KAI‏ يَدَعْمَا 


A KANG 


es SES isa DISINI ss end TAN 2 Ga an 


Kun AY - قَمَنَ يُطِيٌاللَهإدَاعَصَِيْتَهُ‎ ha RA 3 9 MA JELAS ANG Nn "a قَقَالَيَا‎ 


gala ajah ama Ad Ae alan ولف رسا‎ 


A 


PA JET GANG AU gatal ea sah AY) NABA NAH 


£a Tt A ana 5 A(R I وا‎ 527 
الإْسّلام و يَدَعَو ىأل الاو ثانِلينَ‎ JAG ss aka Nya RANG 5 دمن الإسلام‎ SA 


ts 


و 


ag 


A 


é J s 2 RSI kog 3 


6880. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Ayahnya dari Ibn Abu Nu'm -atau Abu Nu'm, Oabishah masih ragu antara keduanya- dari 
Abu Sa'id Al Khudzri berkata, "Beberapa potongan emas didatangkan kepada nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lantas beliau membaginya di antara empat orang." Dan telah menceritakan 
kepadaku Ishag bin Nashr telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazag telah mengabarkan 
kepada kami Sufyan dari Ayahnya dari Ibn Abu Nu'm dari Abu Sa'id Al Khudzri berkata, "Ali, 
yang ketika itu di Yaman mengirimkan beberapa potongan emas yang masih dengan 
tanahnya kepada nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lantas beliau membagi-bagikannya antara 
Al agra' bin Habis Al Hanzhali, lalu salah seorang Bani Majasyi', lalu 'Uyainah bin Badar Al 
Fazari, Algamah bin 'Al Atsah Al 'Amiri, kemudian seorang Bani Kilab dan Zaid Al Khail Ath 
Thai, kemudian salah seorang Bani Nabhan. Maka beberapa orang gurasy dan Anshar pun 
marah, mereka berkata, 'Nabi berikan emas itu kepada pemuka-pemuka penduduk Nejed 
dan ia meninggalkan kita-kita'. Nabi terus berkata: 'Hanyasanya aku beri mereka untuk 
menjinakkan hati mereka.' Kemudian datanglah seseorang yang kedua matanya menjorok ke 


dalam, dahinya menjorok keluar, jenggotnya lebat, dua keningnya menjorok keluar dan 
berkepala gundul, orang itu kemudian berkata, 'Hai Muhammad, bertakwalah kepada Allah 
(maksudnya bertindaklah hati-hati dan adil)! ' Spontan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab: "Siapa lagi yang menaati Allah jika aku membangkang-Nya, sesungguhnya Allah 
telah memberiku kepercayaan untuk memimpin penduduk bumi sedang kalian tidak percaya 
kepadaku." Lantas ada seorang sahabat yang meminta beliau untuk membunuh orang itu, 
dan seingatku orang sahabat itu adalah Khalid bin Al Walid, namun nabi mencegahnya. 
Tatkala orang itu pergi nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Diantara keturunan orang 
ini ada suatu kaum yang membaca al guran yang tidak melebihi tenggorokan mereka 
(membaca alguran tidak meresap dalam hati), mereka keluar dari Islam sebagaimana anak 
panah keluar dari busurnya, mereka membantai pemeluk Islam dan membiarkan pemuja 
patung-patung, kalaulah aku temui mereka, niscaya aku bunuh mereka sebagaimana 
pembunuhan terhadap kaum 'Ad." 


KAN ai GE sa Na ALE ARE NE E 5 PA 
PARA قول (وَالشَّمشكجْري!‎ pé da gala MAS ZA NGA 


6881. Telah menceritakan kepada kami 'Ayyasy bin Al Walid telah menceritakan kepada kami 
Waki' dari Al A'masy dari Ibrahim At Taimi dari Ayahnya dari Abu Dzar berkata, "Aku 
bertanya nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai kutipan ayat: '(dan matahari berjalan di 
persinggahannya) ' (Os. Yasin: 38), beliau berkomentar: "Persingghannya adalah di bawah 
'Arsy." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, Kepada 
Tuhannyalah mereka melihat! 


DI yy 
38338 US وَرَبَكُمْ‎ Ina MEI, ANI SAM : LA Jaga 


ATA 


IE donk قبل طلو‎ ara تغب‎ AA IA a 
PA تون‎ 


6882. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Aun telah menceritakan kepada kami 
Khalid dan Husyaim dari Ismail dari Oais dari Jarir berkata, "Pernah kami duduk-duduk di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau melihat bulan yang ketika itu malam 
purnama, lantas beliau bersabda: "Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana 
kalian melihat bulan ini, kalian tidak bakalan kesulitan melihatnya, maka jika kalian mampu 
untuk tidak kewalahan melakukan shalat sebelum matahari terbit dan matahari terbenam, 
maka lakukanlah." 


SAI ea Ns SANGA MEA ی‎ an SAS 
SERAH 7 EAN NA ير‎ Aé EA on AÉ 


2 A 7 

beer, 
6883. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami 
'Ashim bin Yusuf Al Yarbu'i telah menceritakan kepada kami Abu Syihab dari Ismail bin Abu 


Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata telanjang." 


SERA 3 MESIN: a BENET ا غو‎ 


KAK NIS HTI سم‎ ALA كيا رسو لاو صل‎ Mean pn 
2 . 7 LAN رز أب‎ Ne La PA AS 
وف رۇ تد‎ AS AL AA 33133 


6884. Telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Husain Al Ju'fi dari Zaidah telah menceritakan kepada kami Bayan bin Bisyr dari Oais bin 
Abu Hazim telah menceritakan kepada kami Jarir, bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam menemui kami di malam purnama, lantas beliau bersabda: "Kalian 
akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat sebagaimana kalian melihat bulan ini dengan 
tidak kesulitan melihatnya." 


FA 


BEAN a Jan اه‎ AN AS عَبَ لله‎ ALE يز ين‎ ANE esis حد‎ 
IL AAN SIBU ى ربكا يۇ م‎ PIR GANG Hi 


KÁ AE RA PAN‏ ج 
ANE‏ الكل 0 اناس AO Sad KATA sa‏ 


2 


AY KALA: ih KAN Ga‏ ال مسو Cars‏ تعد AA Sa KN‏ رورو عر كان 
SIS a NG Tg ADYA AAA A NAA‏ ا 


AG, aAa? La NA NGANGGE 200 8-1 A 8x Ga A 
TO BEA Et حَتَّى‎ ONAA KE i قيفو ل‎ 


& Spa 59 pa 22 Ks Pa A E 4 ر‎ 
GAP اط بين‎ AN gyan GAS ga 2 SI نَفيَقو لأنا رڪم‎ PEN 
dasa kna SN WA IN ناو متي‎ EA 


kp KA P o deen kas Kar z 


2 


AA الم‎ AN) SAS ASEAN os SAN Ala sa الم و‎ ak, 


BEA AA ST gah JEN IM pa AA ج بر‎ PLN بين الماد و‎ 
السّجُودٍ‎ Ka ÊNGG SS AAN Kana SAN ÁL AN 


A 


SI aa Pe Is PAN AE ma ك‎ In egg 
SANG AA YAN ميل‎ KN LA كته‎ a PESAN pala ا قت عا‎ a 


A 


3 


KENA‏ رياب بم قبل S JONJANG RU Gene‏ يفول 


وَمُعَطِي 5 H3 iyaa‏ و ASUS ga‏ الَو JE JANG JÊNG GA‏ الْجَنَدَوَرَآَهَا 

{ses وعه ر‎ AR A PNG 

NGANG SENI SAS SI A AS ARA AAN‏ قَذَأَعْطَيتَ 
Adlina‏ وغو 


- PA A 
و‎ 2 s 


SAI ك يقو‎ SEN AGAN AG أعَطي ك‎ eN Maa giis غهو‎ 
KAÉ NGANGGÊ VI a عي‎ TISU ek Can JEG gas SAN 233 
TS GI 1 NG NG Re ر 4ے و و ر‎ 33, LN 2A ر‎ 

ASUS AS, PAK Ge asu 


< Z. 


IHSAN 3) مَااعَطي تيفو‎ AT AN BRA AA 


TA WA, A 53 GA? d Wr A Ke ر‎ < MT S 0 Aa 
مئەقإذاضحك مته منهقالله‎ APA يدعو 3 يَضْحَكَاللَهُ‎ IR AN SN فقول ل‎ 


LA KG 


Z A < A adhi Gi 2. Bet, If ل ل‎ 4 K 2 U y 
PSSI Rena Ia a PERWANI HE de 


A b, 
LA 


AA 7 O O Pii 54 AA 
ee an 1818 - E Ma 


AS AT Air 4 0 r 4 16 ا ص‎ ST عو‎ 
Aa NGA) GN حفظت‎ bab 3 بو هر‎ AJE GEN AKP ASIA 


UEA PAK; وم‎ 2 


PAS NUSA 5 ska saé Par AN LI, iya kahi SIANG سَعِيدٍ الخدّريٌ‎ MI 
SAN naka JAN AT ENDE s ga أَمَكَلِِكَالَ أو‎ 


6885. Telah menceritakan kepada kami 'Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan kepada 
kami Ibrahim bin Sa'd dari Ibn Syihab dari 'Atha' bin Yazid allaitsi dari Abu Hurairah para 


sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Tuhan kami pada hari 
kiamat nanti? ' Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam lantas bersabda: "Apakah kalian 
kesulitan melihat bulan ketika malam purnama?" "Tidak", Jawab para sahabat. Rasulullah 
bertanya lagi: "Apakah kalian kesulitan melihat matahari ketika tidak ada mendung?" Para 
sahabat menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Nabi bersabda: "Sesungguhnya kalian akan 
melihat-Nya demikian pula Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat dan 
berfirman: 'Barangsiapa menyembah sesuatu, hendaklah ia mengikuti yang disembahnya.' 
Maka siapa yang menyembah matahari, ia mengikuti matahari, siapa yang menyembah 
bulan, ia ikuti bulan, siapa yang menyembah thaghut, ia ikuti thaghut, dan tersisalah dari 
umat ini orang penolongnya atau justru orang-orang munafiknya -Ibrahim ragu kepastian 
redaksinya-. Lantas Allah menemui mereka dan berkata, "Aku Tuhan kalian." Lantas mereka 
menjawab, "Ini adalah tempat tinggal kami sehingga Tuhan kami mendatangi kami, jika 
Tuhan kami menemui kami, niscaya kami mengenalnya." Allah kemudian menemui mereka 
dengan bentuk yang mereka kenal, Allah lalu berfirman: "Aku Tuhan kalian." Lantas mereka 
katakan, "Engkau memang Tuhan kami." Mereka pun mengikuti-Nya. Titian (jembatan) 
lantas dipasang antara dua tepi jahanam dan aku dan umatkulah yang pertama-tama 
menyeberangimnya. Tak ada yang berani bicara ketika itu selain para rasul, sedang seruan 
para rasul ketika itu yang ada hanyalah 'Allaahumma sallim sallim (Ya Allah, selamatkan 
kami. Ya Allah, selamatkan kami) '. Sedang di neraka jahannam terdapat besi-besi pengait 
seperti duri pohon berduri yang namanya Sa'dan. Bukankah kalian sudah tahu pohon berduri 
Sa'dan?" Para sahabat menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Nabi meneruskan: "Sungguh 
pohon itu semisal pohon berduri Sa'dan, hanya tidak ada yang tahu kadar besarnya selain 
Allah semata. Pohon itu menculik siapa saja sesuai kadar amal mereka, ada diantara mereka 
yang celaka dengan sisa amalnya atau terikat dengan amalnya, diantara mereka ada yang 
binasa yang langgeng dengan amalnya atau terikat dengan amalnya, diantara mereka ada 
yang diseberangkan. Atau dengan redaksi semisal-. Kemudian Allah menampakkan diri, 
hingga jika Allah selesai memutuskan nasib hamba-Nya dan ingin mengeluarkan penghuni 
neraka karena rahmat-Nya, la perintahkan malaikat untuk mengeluarkan penghuni neraka 
siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu diantara mereka 
yang Dia masih ingin merahmatinya, diantara yang bersyahadat bahwasanya tiada 
sesembahan yang hak selain Allah, sehingga malaikat mengenal mereka di neraka dari 
bekas-bekas sujud, sebab neraka memangsa anak adam selain bekas-bekas sujud. Allah 
mengharamkan neraka memangsa bekas-bekas sujud, sehingga mereka keluar dari neraka 
dengan badan yang hangus terbakar, mereka kemudian disiram dengan air kehidupan 
sehingga tumbuh dibawahnya sebagaimana biji-bijian tumbuh dalam aliran sungai, 
kemudian Allah selesai memutuskan hamba-hamba-Nya dan tersisa diantara mereka 
seseorang yang menghadapkan wajahnya ke neraka, dan dialah mantan penghuni neraka 
yang terakhir kali masuk surga, kecuali ia berdoa, 'Ya Tuhan, palingkanlah wajahku dari 
neraka, sebab baunya saja sudah cukup menggangguku dan jilatan apinya telah 
membakarku.' Orang itu kemudian memohon kepada Allah sekehendaknya untuk berdoa, 
kemudian Allah berfirman: 'Kalaulah Aku memenuhi permintaanmu, jangan-jangan engkau 
nanti meminta harapan lain! la menjawab, 'Tidak, demi kemuliaan-Mu, saya tidak akan 
meminta selainnya." Dan Tuhannya pun mengambil janji dan ikrar sekehendak-Nya lalu 
memalingkan wajahnya dari neraka. Namun kemudian ia menghadap surga dan melihat 
keindahan surga, ia pun lantas terdiam beberapa saat dan memohon, 'Ya Allah, jadikanlah 
aku berada di pintu surga." Allah bertanya: 'Bukankah engkau telah menyerahkan janjimu 
dan ikrarmu untuk tidak meminta-Ku selama-lamanya selain yang telah Aku berikan. Hai 
engkau Anak Adam, alangkah senangnya engkau berkhianat." Namun hamba itu tetap saja 


memohon, 'Ya Tuhanku, ' dan ia terus memohon Allah hingga Allah bertanya: 'Kalaulah Aku 
memberimu apa yang kau minta sekarang, jangan-jangan engkau minta lagi dengan 
permintaan lain." la menjawab, "Tidak, demi kemuliaan-Mu, saya tidak akan meminta-Mu lagi 
dengan permintaan lain." Lantas orang itu menyerahkan janji dan ikrarnya sehingga Allah 
mengajukan ke pintu surga. Namun ketika hamba itu telah berdiri ke pintu surga, surga 
terbuka baginya sehingga ia melihat kesenangan hidup dan kegembiraan di dalamnya 
sehingga ia terdiam sekehendak Allah ia diam. Kemudian ia memohon, 'Ya Tuhanku, 
masukkanlah aku dalam surga, maka Allah mengatakan, 'Hai, bukankah telah engkau 
serahkan janjimu untuk tidak meminta yang lain selain yang telah Aku berikan, wahai Anak 
Adam, alangkah cepatnya engkau berkhianat.' Maka si hamba tadi memohon, "Ya Tuhanku, 
jangan aku menjadi hamba-Mu yang paling sengsara, ' si hamba itu terus tiada henti 
memohon hingga Allah tertawa. Dan jika Allah telah tertawa kepada seorang hamba, Allah 
musti berkata kepadanya 'Masuklah kamu ke surga." Jika si hamba telah memasukinya, Allah 
berkata kepadanya: 'Tolong buatlah impian'. Maka si hamba meminta Tuhannya dan 
membuat impian-impian, hingga Allah mengingatkannya dengan berfirman sedemikian- 
sedemikian hingga impian si hamba sudah sampai puncaknya, Allah berfirman kepadanya: 
Itu semua untukku, dan ditambah seperti itu pula." 'Atha' bin Yazid berkata, " Abu Sa'id 
alkhudzri bersama Abu Hurairah tidak mengembalikan sedikitpun hadisnya, hingga jika Abu 
Hurairah telah menceritakan bahwa Allah berfirman 'dan bagimu semisalnya', Abu Sa'id Al 
Khudzri berkata 'dan sepuluh semisalnya bersamanya' wahai Abu Hurairah? ' Abu Hurairah 
berkata, 'Saya tidak hapal selain ucapannya itu 'bagimu dan semisalnya'. Abu Sa'id Al Khudzri 
berkata lagi, "Saya bersaksi bahwa saya  menghapalnya dari Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam, yaitu redaksi 'Dan bagimu sepuluh semisalnya'. Abu Hurairah 
berkata, 'Itulah manusia terakhir kali masuk surga.' 


م يم 22 > Eas‏ م ر و وره < l2‏ و و و 0 { 2 272 > 2 


NAN AENG a sos‏ ااهل 


P “ 


- 
2A 
Wi 


2395 AE NIS VE go ES GI LA doi ig 3585 Alas 
PU nk Wg WAL 3 SBN RAGANG 
D Pa ALI KS 


LA 


Ge 2 2 Z 5 2%, منّبد أ و ار‎ 274 
جى‎ BEM Ma NA وئاج رو‎ Po fi LES bya A SAM 


AKA Lease aeng Man MA عرض‎ 
IRR دفي‎ JI AI AJE sa BUSA skala 


5 Ta 0 Ž و‎ é KAN 5 2 “13 27442 Pd Zz A 24572 
AN Silá SS ARE ua NÉS وو‎ RSS APAA 


2. PATA & Zro a 244 A Peru 2 | > 
کان د‎ AS ESA بو‎ NE ا دان‎ 
Cap ANE SACS GS H3 EN AN aa Has ٿا ما‎ 


A 
tx. IIT lg > 76 روود ےر‎ 2 ab PANA 2. CAN NGANG 2 AH Lt 
JAN We an d BN ا‎ 
D gi 2 0 an MA MA 545 - TR an 2 G1 


Z 


6 


- 


ala D a ea Kant JAN A A Ag ING 
AK LA A NA KVA Lg Masa Anya NGANG a 


csi, مد دم‎ JOS شولا‎ kig Pej LABA 3 A 
a ANGGALANG nu AAA AN a 


pra A D 4 Z Aa‏ َم وو 4ه 
WAÉ‏ کالطر فو كال A ó‏ ند غل وار GA‏ نمق وكا Jian‏ 
mAh SM ana a va AS BAN Ma‏ 


PA 
وم‎ Ga, a 
5 AS 


| ren A3 Sg انم يو‎ AS sen SEL En 33 aa 
Naah 3 PAS ASI اذهبو‎ PA NGA NE A DAA 


IM 


AAN JÊNG NE Ran 56 Sa NAN re صو‎ Na جو ۀو حر‎ gae) Ga Ca 


g ا‎ baja 


H ae 
na rk 


a Na dh gA IDA ومن عرفو ايعو دو رقيو ل اذكبو‎ Kn 


iras 5 Nana yan € MI RS KA SA A KR قا خُر جُو‎ Ea 


Z 


5 er 


NA ls Ni ANE AYWA a IA NG PALA KR AA 

SG ENI sab gan KANG YEN ÉNS Aina 

AGA NG Ada 56; PAN ap KU Ao, eS 

AN YAN Jak EL PSB PB‏ يَثْمُوَهَا إِلَ جنب الصَّخْرَةَوَإِلَ 

جانب الشَّجَرَةٍ IIS‏ ينها pami E Euin É‏ 4 
م سر العم 


PANAI Mapan saai ie 
: ang LAN ab ENG An Ja AM 


PEA 


ea sa Na Kie Aan HAB SAS Ja 
Kelapa ba MEI إل‎ AAN َو لو یو‎ SN yag Ja AGEN 566 yaa PN 2133 


STL y AAT e SAAT BA‏ 4- کے ےا کد 
tateh‏ ا E‏ 


ر ر A‏ 


OAF‏ کک NGAEN atan 3 SI‏ هو 
o a‏ کله من الشجَرة و قدي IN SITE NE‏ 
کو يڏ کُر Ak‏ صاب سۇ ale KA AN‏ 
e‏ ُو A3‏ اهم فيو لإي ست هتا کم ويد کر لات 
ES AS‏ ڪڪ ناو امو سعدا اكام KASI GA IVA‏ 


CA 


2 


AAN AS A3 PE NS 


P PARAS isa SAS MEI 


AAN Sip دس ٺ هتا کم‎ AA نعي‎ POSE SA 32505255 


KE IS ba A3 Sa KANAE 


GA ركم ر 2 ور‎ 4 4 - JŽ es 
FELE PLN E 15 مَاشَاءَ الله أن يَدَعَدٍ‎ Nabi 238 فاذار ا يته و‎ 
SEA و‎ PAI إدارايتهدوقعت عدي‎ 


LA 


14 2 


HO k فيحد‎ SEN PA sen Eng عل‎ AO رمأي‎ JG La ود‎ 


7 e A A 5 KA 5 e A ا‎ tai KA a 
Su SEA, 314 Ula 22 Para AE RR PWI 


A 
A وور ي‎ 


# sé ا‎ Ke SERBA Jo Ki TOH Sa 


A GA 2z - 


محمد دوق د AI has‏ ل ئي بِشَنَاءِوَتَحمِيدٍ 


Z 
Z 
PA w 


1 ? cd Ag 2 7 KAE ر س‎ AA Pd A 
= bp AN SENA ET bt ne Tara 


LAN ALE J in يف ار‎ ee عو‎ Mad, 


ب 


4 


T 

35 CA 
Ga 
ANG 

2 

OX 


a AATETTA SBN as KÊN KAH LIAN La 
wai; عرزي‎ 


KNA AAN SA و‎ a PERAE 
0 27 $ ei gha 2 67 و‎ 221 
AN) NG AA EA Als Say PAP: قد مععثه ينو‎ SIG 


و ?23 وي 


ETEL ان‎ A an br AWAS AA ایو غا‎ ana 
aga Sian وعد‎ AN aka 


6886. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami 
Allaits bin Sa'd dari Khalid bin Yazid dari Sa'id bin Abu Hilal dari Zaid dari 'Atha' bin Yasar dari 
Abu Sa'id Al Khudzri berkata, "Kami bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat 
Tuhan kita pada hari kiamat?" Nabi balik bertanya: "Apakah kalian merasa kesulitan melihat 
matahari dan bulan ketika terang benderang?" kami menjawab, "Tidak." Nabi meneruskan: 
"Begitulah kalian tidak kesulitan melihat melihat Tuhan kalian ketika itu, selain sebagaimana 


kesulitan kalian melihat keduanya." Kemudian beliau berkata: "Lantas ada seorang penyeru 
memanggil-manggil, "Hendaklah setiap kaum pergi menemui yang disembahnya!" Maka 
pemuja salib pergi bersama salib mereka, dan pemuja patung menemui patung-patung 
mereka, dan setiap pemuja Tuhan bersama tuhan-tuhan mereka hingga tinggal orang-orang 
yang menyembah Allah, entah baik atau durhaka dan ahli kitab terdahulu. Kemudian 
jahannam didatangkan dan dipasang, ia seolah-olah fatamorgana, lantas orang-orang yahudi 
ditanya, "Apa yang dahulu kalian sembah?" Mereka menjawab, "Kami dahulu menyembah 
Uzair anak Allah." Lalu ada suara, "Kalian dusta! Allah sama sekali tidak mempunyai isteri 
dan tidak pula anak." Lalu apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin jika 
Engkau memberi kami minuman!" Lantas ada suara, "Minumlah kalian!" Lalu mereka 
berjatuhan di neraka jahannam. Lantas orang-orang Nashara diseru, "Apa yang kalian dahulu 
sembah?" Mereka menjawab, "Kami dahulu menyembah Isa al Masih, anak Anak Allah." 
Mereka dijawab, "Kamu semua bohong! Allah sama sekali tidak mempunyai isteri atau 
bahkan anak, dan apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin agar Engkau 
memberi kami minuman!" Lalu dijawab, "Minumlah kalian!" Dan langsung mereka 
berjatuhan di neraka jahannam hingga tersisa manusia yang menyembah Allah, entah yang 
baik atau berbuat durhaka. Mereka ditanya, "Apa yang menyebabkan kalian tertahan 
padahal manusia lainnya sudah pergi?" Mereka menjawab, "Kami memisahkan diri dari 
mereka dan kami adalah manusia yang paling membutuhkan-Nya, kami dengar ada seorang 
juru seru menyerukan diri, "Hendaklah setiap kaum menemui yang mereka sembah! 
Hanyasanya kami menunggu-nunggu Tuhan kami." Beliau melanjutkan, "Lantas Allah (Al 
jabbar) mendatangi mereka dengan bentuk yang belum pernah mereka lihat pertama kali, 
lalu Allah firmankan: 'Akulah Tuhan kalian.' Mereka menjawab, 'Engkau adalah rabb kami, 
dan tidak ada yang berani mengajak-Nya bicara selain para nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
lantas para nabi berkata, 'Bukankah di antara kalian dan Allah ada tanda yang kalian 
mengenalnya? ' Mereka menjawab, Ya, yaitu betis, ' maka Allah pun menyingkap betis-Nya 
sehingga setiap mukmin bersujud kepada-Nya. Lalu tersisalah orang-orang yang sujud 
kepada Allah karena riya dan sum'ah sehingga ia pergi sujud dan punggungnya kembali 
menjadi satu bagian, kemudian titian (jembatan) jahannam didatangkan dan dipasang antara 
dua tepi jahannam, kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, memang jembatan jahannam tersebut 
misterinya apa? ' Nabi menjawab: 'Jembatan itu bisa menggelincirkan, menjatuhkan, ada 
pengait-pengait besi, ada duri-duri yang lebar dan tajam, durinya besok yang terbuat dari 
kayu berduri namanya Sa'dan (kayu berduri tajam). Orang mukmin yang melewatinya 
sedemikian cepat, ada yang bagaikan kedipan mata, ada yang bagaikan kilat, ada yang 
bagaikan angin, dan ada yang bagaikan kuda pilihan. Ada yang bagaikan kuda tunggangan, 
ada yang selamat dengan betul-betul terselamatkan, namun ada juga yang selamat setelah 
tercabik-cabik oleh besi-besi pengait itu, atau terlempar karenanya di neraka jahannam, 
hingga manusia terakhir kali melewati dengan diseret seret, dan kalian tidak bisa sedemikian 
gigihnya menyumpahiku terhadap kebenaran yang jelas bagi kalian daripada terhadap 
seorang mukmin ketika itu kepada Allah Al Jabbar. Jika mereka melihat bahwasanya mereka 
telah selamat di kalangan teman-teman mereka, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya kawan-kawan kami mendirikn shalat bersama kami dan berpuasa bersama 
kami, dan beramal bersama kami! ' Allah Ta'ala berfirman, "Pergilah kalian, siapa diantara 
kalian dapatkan dalam hatinya masih ada seberat dinar keimanan, maka keluarkanlah dia', 
dan Allah mengharamkan bentuk mereka dalam neraka. Maka mereka datangi kawan-kawan 
mereka sedang sebagian mereka telah terendam dalam neraka ada yang sampai telapak 
kakinya, setengah betisnya, sehingga mereka keluarkan siapa saja yang mereka, kemudian 
mereka kembali dan Allah berkata, "Pergilah kalian sekali lagi, dan siapa yang kalian temukan 


dalam hatinya seberat atom keimanan, maka keluarkanlah dia.' Maka mereka keluarkan 
siapa saja yang mereka kenal." Rasulullah berkata: Vika kalian tidak mempercayaiku, maka 
bacalah: "(Allah tidak menzhalimi seberat biji sawi pun, jika ada kebaikan, maka Allah 
melipatgandakan balasannya) ' (Os. An nisaa': 40), maka para nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, malaikat dan orang-orang yang beriman, kesemuanya memberi syafaat. Kemudian 
Allah Al Jabbar berkata, syafaat-Ku masih ada. Lantas Allah menggenggam segenggam dari 
neraka dan mengentaskan beberapa kaum yang mereka telah terbakar, lantas mereka 
dilempar ke sebuah sungai di pintu surga yang namanya 'Sungai kehidupan' sehingga mereka 
tumbuh dalam kedua tepinya sebagaimana biji-bijian tumbuh dalam genangan sungai yang 
kalian sering melihatnya di samping batu karang dan samping pohon, apa yang diantaranya 
condong kepada matahari, maka berwarna hijau, dan apa yang diantaranya condong kepada 
bayangan, maka berwarna putih, lantas mereka muncul seolah-olah mutiara dan dalam 
tengkuk mereka terdapat cincin-cincin. Mereka kemudian masuk surga hingga penghuni 
surga berkata, 'Mereka adalah 'utaga' Ar Rahman (orang-orang yang dibebaskan Arrahman), 
Allah memasukkan mereka bukan karena amal yang mereka lakukan, dan bukan pula karena 
kebaikan yang mereka persembahkan sehingga mereka memperoleh jawaban 'Bagimu yang 
kau lihat dan semisalnya'." Hajjaj bin Minhal berkata: telah menceritakan kepada kami 
Hammam bin Yahya telah menceritakan kepada kami Oatadah dari Anas radliyallahu'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Pada hari kiamat nanti orang-orang 
mukmin ditahan hingga yang demikian menjadikan mereka sedih. Mereka katakan, 'Duh, 
sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan kami sehingga Dia menjadikan kita merasa 
nyaman dari tempat kita ini." Mereka pun mendatangi Adam dan berkata, 'Engkau hai Adam, 
Engkau adalah nenek moyang seluruh manusia, Allah menciptamu dengan tangan-Nya, 
menjadikan surga sebagai tempat hunianmu dan menjadikan malaikat bertunduk sujud 
kepadamu, Allah juga mengajarimu nama-nama segala sesuatu agar engkau bisa memberi 
syafaat kepada kami disisi Tuhanmu sehingga engkau bisa memberi kenyamanan di tempat 
kami ini. Namun Adam hanya menjawab, 'Disini saya tak berhak memberi syafaat untuk 
kalian'." Rasulullah melanjutkan: "Lantas Adam mengingatkan kesalahan yang pernah 
dilakukannya, yaitu memakan pohon larangan padahal telah dilarang, dan ia katakan 'Coba 
kalian datangi Nuh, sebab ia adalah nabi shallallahu 'alaihi wasallam pertama-tama yang 
Allah utus kepada penduduk bumi.' Mereka pun mendatangi Nuh, namun Nuh juga 
menjawab, 'Maaf, disini saya tak berhak memberi syafaat untuk kalian, dan Nuh 
menyebutkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu bertanya kepada Rabbnya dengan 
tanpa ilmu sambil ia katakan, "Cobalah kalian datangi Ibrahim, sebab ia adalah 
Khalilurrahman (kekasih Arrahman)." Rasulullah melanjutkan lagi kisahnya: "Mereka pun 
mendatangi Ibrahim, hanya Ibrahim juga menjawab, 'Maaf, disini saya tak berhak memberi 
syafaat untuk kalian', Ibrahim lantas menyebutkan kesalahannya, yaitu tiga kebohongan 
yang pernah dilakukannya sambil berkata, 'Cobalah kalian datangi Musa, seorang hamba 
yang Allah memberinya taurat, mengajaknya bicara dan mendekatkannya kepada-Nya 
sedekat-dekatnya'." Rasulullah lanjutkan: "Mereka pun mendatangi Musa, hanya Musa juga 
menjawab, 'Maaf, disini saya tak berhak memberi syafaat untuk kalian', sambil Musa 
mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu membunuh jiwa tanpa alasan 
yang dibenarkan, sambil ia katakan, 'Coba kalian datangi Isa, seorang hamba Allah dan rasul- 
Nya, ruh Allah dan kalimah-Nya. Merekapun mendatangi Isa, namun 'Isa juga menjawab, 
'Maaf, disini saya tak berhak memberi syafaat untuk kalian', sambil ia katakan 'Cobalah 
kalian datangi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam, seorang hamba yang Allah telah 
mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang.' Lantas mereka mendatangi 
aku (Muhammad) dan aku meminta ijin Tuhanku di rumah-Nya dan aku diijinkan menemui- 


Nya, jika aku melihat-Nya, maka aku tersungkur sujud, Allah lalu membiarkan aku 
sekehendak Dia membiarkaku. Allah lantas berkata, 'Angkat kepalamu hai Muhammad, 
katakanlah, engkau didengar, mintailah syafaat, engkau diberi syafaat, mintalah, engkau 
diberi." Aku lalu angkat kepalaku dan aku memuji Tuhanku dengan pujian yang la ajarkannya 
kepadaku, kemudian aku memberi syafaat dan Dia memberiku batasan. Kemudian aku 
keluar dan memasukkan mereka ke dalam surga." Oatadah berkata, "Dan aku juga 
mendengarnya menyebutkan, "Aku lalu keluar, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka 
dan kumasukkan ke dalam surga. Setelah itu aku kembali untuk kali kedua dan aku meminta 
ijin Tuhanku di rumah-Nya dan aku diijinkan untuk menemui-Nya, jika aku melihat-Nya, 
maka aku tersungkur sujud. Allah lantas membiarkanku sekehendak Allah membiarkan, 
kemudian Allah berkata, 'Angkatlah kepalamu hai Muhammad dan katakanlah engkau akan 
didengar, dan berilah syafaat engkau akan diberi syafaat, dan mintalah engkau akan diberi." 
Aku lalu angkat kepalaku dan memanjatkan pujian dan pujaan terhadap tuhanku 
sebagaimana yang diajakrkan-Nya kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat, dan Ia 
memberiku batasan sehingga aku keluar dan aku masukkan mereka ke dalam surga." 
Oatadah berkata, "Dan aku mendengarnya menyebutkan, "Dan aku berangkat sehingga aku 
keluarkan mereka dari neraka, lalu mereka aku masukkan ke dalam surga." Oatadah berkata, 
"Dan aku mendengarnya menyebutkan, 'Maka aku berangkat dan aku keluarkan mereka dari 
neraka, untuk kemudian aku masukkan mereka ke dalam surga, hingga tidak tersisa dalam 
neraka selain yang digi ditahan oleh alguran, atau maksudnya ia wajib abadi, kemudian 
beliau membaca ayat ini (semoga Tuhanmu membangkitkankmu di tempat yang terpuji) ' 
(Os. Al Isra': 79). Nabi mengatakan, "Inilah magam terpuji yang dijanjikan untuk nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam kalian." 


A ba UI, AE SIB Aoi pam ANG 


AA ةوقال‎ apaa Ji NG) Ja ska sa EN صل‎ NG Nu 
Sai حى‎ 


6887. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim telah menceritakan 
kepadaku Pamanku telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Shalih dari Ibn Syihab 
berkata, telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah mengutus seorang utusan ke Anshar dan mengumpulkan mereka dalam 
sebuah kubah (rumah bundar terbuat dari tanah liat) dan berkata, 'Bersabarlah kalian hingga 
kalian bertemu Allah dan rasul-Nya, sebab aku nanti berada di telaga.' 


PE EN Ea Ao HENNA 36, SAS 
KS SAN SANG. aa) ala palet SEN AAA رضي‎ AE 
SKA Sob sa NA KANE ا‎ ps ANE SA 
Sang Gia ys 


LA 


Io SELAI AAM AH] Ap SELATAN Sin CAS PAKA 


دق 


Ge 


YES JAN Jan MAN EN أَسَررَ ت و‎ uta gat BLS 


Pd ?2 A 


ÉJ SEAT Ka LN IA TEA عن طا س‎ AAN عبد ا0 الكش بس و ابو‎ jl 
AAA M3 


6888. Telah menceritakan kepadaku Tsabit bin Muhammad telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Ibn Juraij dari Sulaiman Al Ahwal dari Thawus dari Ibn Abbas radliyallahu'anhuma 
berkata, "Jika Nabi shallallahu "alaihi wasallam tahajjud di malam hari, beliau memanjatkan 
doa: 'ALLAAHUMA RABBANA LAKAL HAMDU ANTA OAYYIMUS SAMAAWAATI WAL ARDLI, 
WALAKAL HAMDU ANTA RABBUS SAMAAWAATI WAL ARDLI WAMAN FIIHINNA, WALAKAL 
HAMDU ANTA NUURUS SAMAAWAATI WAL ARDLI WAMAN FIIHINNA, ANTAL HAOO, 
WAOULUKAL HAQQ, WAWA'DUKAL HAQQ, WALIOGAA'UKA HAQQ, WAL JANNATU HAQQ, 
WANNAARU HAQQ, WASSAA'ATU HAQ, ALLAAHUMMA LAKA ASLAMTU, WABIKA AMANTU 
WA'ALAIKA TAWAKKALTU, WAILAIKA KHAASHAMTU WABIKA HAKAMTU FAGHFIRLII MAA 
OADDAMTU WAMAA AKHKHARTU WA ASRARTU WA A'LANTU, WAMAA ANTA A'LAMU BIHI 
MINNII, LAA-ILAAHA ILLAA ANTA (Ya Allah Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, Engkau adalah 
pengurus langit dan bumi, bagi-Mu segala puji, Engkau adalah pemelihara langit dan bumi 
dan semua penghuninya, bagi-Mu segala puji, Engkau adalah cahaya langit dan bumi dan 
semua penghuninya, Engkau adalah benar, firman-Mu benar, janji-Mu benar dan 
perjumpaan kepada-Mu benar, surga benar, neraka benar, kiamat benar, Ya Allah, kepada- 
Mu aku berserah, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, karena-Mu aku 
memusuhi (musuh), kepada-Mu aku berhukum, maka ampunilah bagiku apa yang telah aku 
lakukan dan yang belum aku lakukan, apa yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi dan 
apa yang kulakukan secara terang-terangan, dan apa yang Engkau lebih tahu terhadapnya 
daripadaku, tiada sesembahan yang hak selain Engkau) '. Abu Abdullah berkata, Qais bin Sa'd 
dan Abu Zubair berkata dari Thawus dengan redaksi 'Gayyaam' bukan gayyum, sedang 
Mujahid berkata, 'Algayyum (dengan definitif al) yang maknanya mengurus segala sesuatu, 
sedang Umar juga berkata Algayyaam, dan keduanya sama-sama pujian." 


و رو سم P‏ 


VOTE AE BILA Aa مَك ع‎ A e 


w 


ل Dad Haa Wala saka TAES‏ لاس PAR‏ نەل aa‏ جتان و ل 
e‏ 


6889. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa telah menceritakan kepada kami Abu 
Usamah telah menceritakan kepadaku Al A'masy dari Khaitsumah dari 'Adi bin Hatim 
berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah salah seorang diantara 
kalian kecuali ia akan diajak bicara oleh Rabbnya, antara dia dan Allah tidak ada seorang 
penerjemah, dan tidak pula hijab yang menghalanginya." 


ANE SEN DN ASEAN ga ANE AN AE SARA 
Sak Hathi aa PA SA بيس عَنأَبيهِعَنَ‎ 


penga علو‎ ph Is AN : dl وَبَينَأنَيَنَظرُو‎ a نيماو مَ ايم ماو‎ 
6890. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Abdul Aziz bin Abd shamad dari Abu Imran dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais dari 
Ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ada dua surga dari perak, 
baik bejananya maupun isinya, dan ada dua surga terbuat dari emas, baik bejananya 
maupun isinya, dan tidak ada yang menghalangi sebuah kaum untuk melihat Rabb mereka 
selain selendang kesombongan di wajahnya di surga Adn." 


WAH PAKE A IK KALA AR ia a Cemara WAN | AKU 


KE بِيَمِينِ‎ As Aa ia AR AIA عبد اهرضي اللَمُحَنَهُكَالَكَالَرَسُو‎ 


و و 08 A‏ 


MAS عَلَيَهِوَسَلَم مِصَدَاقَهُمِنَ‎ SE IS 213 FEAE EAR ا‎ 
رة ةو‎ NGAEN بكلا‎ Ky A SE KA, EA ANA Se 
PIP ALE 


6891. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin A'yan dan Jami' bin Abu Rasyid dari Abu 
Wail dari Abdullah radliyallahu'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa berambisi memperoleh harta seorang muslim dengan sumpah palsu, 
ia berjumpa Allah sedang Allah dalam keadaan murka kepadanya." Abdullah berkata, 
"Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membacakan pembenarannya dari 
kitabullah: "Sesungguhnya orang-orang yang membeli janji Allah dan sumpah mereka 
dengan harga yang sedikit, mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh bagian di 
akherat, dan Allah tidak mengajak mereka bicara) ' (OS.Ali Imran: 77). 


AG an و‎ ko z - ko z AI AY نمه‎ NABA 
صل الله‎ abah نا‎ ha مُحَمَّدِحَدَْنَاسُفْيّانُ مر و عا‎ ANAA Gina 


Kn ai Aah Jaka Jan A PUR NAS ENG kasat 


Hás JAJA ab ma كوب‎ ang Ji sE Hb PA 
AG JELAS piata BA PAN Ph 


6892. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Amru dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ada tiga orang yang Allah tidak mengajak mereka bicara pada hari 
kiamat dan tidak pula melihat mereka, seseorang yang menyertakan sumpah dalam 
dagangannya sehingga bisa diberi lebih banyak daripada biasanya, dan ia dusta dalam 


sumpahnya. Seseorang yang melakukan sumpah dusta setelah "ashar dengan ambisi bisa 
mendapatkan harta seorang muslim. Dan seseorang yang menahan kelebihan air (agar 
rumput tidak tumbuh), sehingga Allah pada hari kiamat berfirman 'Saya sekarang menahan 
kurnia-Ku sebagaimana engkau pernah menahan kelebihan air yang kedua tanganmu tidak 
bekerja karenanya." 


Kerna a PJ NA JU KANA AA KA 
PING AN NA حَلَقَ‎ pa مَاوُكدَ اسَكَدَارَ‎ Aa aa عن الي َل‎ 56 


2 4 


2 EPRS d و‎ £ - 
aan ga al AN gas الْتَعَدَدَوَ ذو‎ BAN SANA ra Salat سه‎ LINE 


57 


Ng kaa AA ES ARA JENG NC شهر‎ 


LA 


A aaa 


sa MAN SEM FÁBA KESAN AJE 
EPEE KIRA sa 6 NG KUBA Je 5 0 


LA LA 
G 


Neh si BAAK NYA AS an A PEN يو‎ AAN اَم قال‎ a 
ja هَدَاف شَهْ رِكُمْهَدَاوَسَتَلْقَوْ‎ SIK ni a PSA LINA, 


A A 


ji” Ja aa, Pe ای صللا‎ pes JINÊ aé رڪم يتا ڪم‎ 
عن عيذ كن معد‎ NE وأو‎ Santana ARI AAN LAN فون‎ 
SIG JAE ANA Ia IE Je LAN ASI SSI 


6893. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Muhammad dari 
Ibn Abu Bakrah dari Abu Bakrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jaman 
berputar sebagaimana bentuknya seperti halnya ketika Allah mencipta langit dan bumi. 
Setahun ada dua belas bulan, empat diantaranya bulan haram, tiga bulan darinya berturut- 
turut, Dzul Oa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, serta Rajab Mudlar yang berada diantara 
bulan Jumadil akhir dan Sya'ban. Sekarang bulan apakah ini?" Kami menjawab, 'Allah dan 
rasul-Nyalah yang lebih tahu! ' Nabi kemudian diam sehingga kami beranggapan beliau akan 
menamainya bukan dengan namanya. Nabi terus berkata: "Bukankah hari ini hari 
sembelihan?" mereka menjawab, "Benar." Nabi meneruskan: "Sesungguhnya darah kalian, 
harta kalian -Muhammad berkata, dan seingatku beliau bersabda dan kehormatan kalian- 
adalah haram sebagaimana kehormatan hari kalian sekarang, di negeri kalian sekarang, di 
bulan kalian sekarang, dan kalian akan menemui Rabb kalian dan Dia akan menanyai kalian 
perihal amal kalian. Ingat, jangan kalian kembali sepeninggalku menjadi orang yang sesat, 
sebagian kalian memenggal leher sebagian lainnya, ingat, hendaklah yang hadir 
menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena bisa jadi orang yang menyampaikannya jauh 
lebih paham dari orang yang mendengarnya." Dan Muhammad jika menyebut hadis ini, Nabi 
shallallahu "alaihi wasallam benar, kemudian beliau bersabda: "Bukankah telah aku 
sampaikan? Bukankah telah aku sampaikan?" 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang- 
orang yang berbuat baik) 


Pa Nk 7 و‎ 2 4 
BAGS عُنْمَانَعَنْأسَامَدَقالَ‎ yi عام‎ Sisa عبد الو‎ GA AH A 
WA ANRI ja A Ba 4, A aba MAA Ie AN aka 


A Z PAN Z A Z AA 8, Kan 
RI رسو‎ NAK GK Ela OA di ya yA 
1 A 


Ia PN Na sara pe mba 


امسا 


NA N 


PAES Á oá‏ 00 ار okei a‏ اء 


6894. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Abu Usman dari Usamah berkata, 
"Anak laki-laki dari anak perempuan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sakit, lantas puteri 
Nabi mengutus seorang utusan yang inti pesannya agar beliau mendatanginya. Hanya nabi 
berhalangan dan menyampaikan pesan: 'INNAA LILLAAHI MAA AKHDZA WALAHU MAA 
A'THAA WAKULLUN ILAA AJALIN MUSAMMAA FAL TASHBIR WAL TAHTASHIB' (Milik Allah 
sajalah segala yang diambil dan yang diberikan, dan segala sesuatu mempunyai batasan 
waktu tertentu, hendaklah engkau bersabar dan mengharap-harap ganjaran) '. Lantas puteri 
nabi untuk kali kedua mengutus utusannya seraya menyatakan sumpah agar beliau 
mendatangi. Maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pun berangkat dan aku 
bersamanya, juga Mu'adz bin Jabal, Ubbay bin Ka'b, dan Ubadah bin Shamit. Ketika kami 
masuk, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam membopong cucunya sedang napasnya sudah 
tersengal-sengal di dadanya -seingatku Usamah mengatakan seperti geriba kuno-, maka 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam pun menangis sehingga Sa'd bin 'Ubadah berkata, 
'Mengapa baginda menangis? ' Nabi menjawab: 'Hanyasanya Allah menyayangi hamba-Nya 


yang penyayang.' 


س و ور 9 


AANG عن صاع ب‎ NGE NA بسند یو برام‎ DNA Lena 


man. SENA A SA 
JET Da Be nas NENG G aa AMAN SY 


A 


sd PA san SSE ÉVIG ES‏ احِدَةِمِتَكُمَامِلْوهَاقَالَ 
AAE Ss RUSA ina JÊNG SAI al as YG‏ 
ÉNE 4‏ دع > 22 5 572 رعو Z‏ 

Lha yA‏ نلا نْاحَتَّى 3 Lab) Ba SI A BEAN‏ قط قط 


6895. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim telah menceritakan 
kepada kami Ya'gub telah menceritakan kepada kami Ayahku dari Shalih bin Kisan dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Surga dan 


neraka saling berselisih kepada Tuhan keduanya, surga berkata, "Wahai Tuhan, mengapa aku 
tak dimasuki selain orang-orang lemah dan rakyat jelata? ' Sedang neraka berkata, 'Mengapa 
aku dikhususkan untuk orang-orang yang sombong? ' Allah ta'ala menjawab surga: "Engkau 
adalah rahmat-Ku", dan Allah berfirman kepada neraka, 'Engkau adalah Siksa-Ku, yang Aku 
timpakan kepada siapa saja yang Aku kehendaki, dan masing-masing diantara kalian berdua 
harus dipenuhi." Nabi bersabda: "Adapun surga sesungguhnya Allah tidak menzhalimi 
satupun dari makhluk-Na, dan Allah akan memenuhi neraka dengan siapa saja yang 
dikehendaki-Nya, lantas mereka dilempar ke dalamnya '(neraka berkata, 'Masihkah ada 
tambahan) ' (OS. Oaaf ayat: 30) -beliau mengulanginya tiga kali-, kemudian Allah meletakkan 
telapak kakinya sehingga neraka menjadi penuh, sebagian satu dengan sebagian yang lain 
saling berhimpitan, neraka pun berkata, 'cukup, cukup, sukup." 


asa z اله‎ aa ba KE ge SN NE kah aa بن عم‎ gahi A 


aa Z P 
Pd Ph 4 


ANG as a لالج تسر‎ a Ab kêla PL pa JÊNG KANA P 


الْجَهَنَّميُونَ وَكَالَهَمَامْحَدَتَمَاَتَاكةحَدَتَمَاأة NAN‏ عَلَيهوَسَلَمَ 


6896. Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Hisyam dari Oatadah dari Anas radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Akan ada beberapa kaum memperoleh kehitaman-hitaman dari neraka, 
karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan sebagai hukuman atas mereka, kemudian 
Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan kurnia rahmat-Nya, mereka itulah yang 
dinamakan jahannamiyun (mantan penghuni neraka jahannam)." Sedang Hamam berkata, 
telah menceritakan kepada kami Oatadah telah menceritakan kepada kami Anas dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya 
jangan lenyap) 


(82 ANG م‎ MA PAT وام‎ 2 EENG ر - ر ےر ا‎ 
JAH Pari Gg pa lama Ona 


SAKSI Peron a قَقَالَيَامْحَمَّدُ‎ a sale An AN Aa 
AENG saa) si SAS وَسَايِرَ‎ SIKA AH: SAI: 


IM 


Kan asa Baa Ar AN SAI a 


6897. Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah 
dari Al A'masy dari Ibrahim dari Algamah dari Abdullah berkata, "Seorang biarawan yahudi 
menemui Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan berkata: "Wahai Muhammad, 
sesungguhnya Allah meletakkan langit diatas satu jari, seluruh bumi diatas satu jari, semua 
gunung diatas satu jari, pohon dan sungai diatas satu jari, dan semua makhluk diatas satu 
jari, kemudian Allah berfirman seraya menunjukan jarinya, 'Akulah Sang raja'." Maka 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam tertawa dan membacakan kutipan ayat: '(Dan mereka 
tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya) ' (QS. Azzumar: 67). 


Bab: Penciptaan langit dan bumi serta ciptaan Allah yang lainnya 


ga, Zos S 33 


AK یك بن عبد الاي کمر‎ AA بن جعفر اخبر‎ Da 


SAEI Kia ka Kar WIL SAB مَيَمو‎ BE NGNE l 


SAN َع‎ aka pala PAT AGAN yess Pam Par الله‎ Ape 
TIA ENG NB LAN) EE < الك‎ éB i 


P 


Ad IM 
Sg at 2 A 


an م‎ aa واو‎ A 


6898. Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah mengabarkan kepada 
kami Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepadaku Syarik bin Abdullah bin Abu Namir 
dari Kuraib dari Ibn Abbas mengatakan, "Suatu malam aku bermalam di rumah maimunah 
sedang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwasallam di sisinya, itu kulakukan 
dengan niat agar aku bisa melihat Shalat Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam ketika malam. 
Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam berbincang-bincang bersama isterinya beberapa saat, 
kemudian tidur, ketika sepertiga malam terakhir tiba, atau sebagiannya, beliau duduk dan 
menatap langit lantas membaca ayat: '(Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi 
hingga ayat terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal) ' (OS. Ali'lmran: 190). Kemudian 
beliau berdiri dan berwudlu', beliau membersihkan gigi-giginya kemudian shalat sebelas 
rakaat. Kemudian setelah Bilal mengumandangkan adzan (subuh), beliau shalat dua rakaat, 
kemudian keluar untuk mengimami orang-orang shalat subuh." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba- 
hamba Kami yang menjadi rasul) 


AES ر و‎ ٤و‎ Lah 2 a a Ks © و ست‎ 2 Â - KL A aa 159 
BP IE ا و‎ REA 


2 Ka ala ab Ke LS YEN اه عَلَيَوَسَلَمْكَالَكَمَاقَضصَى‎ 23 ANA 


6899. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu 
Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah radliyallahu'anhu, "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 
bersabda: "Tatkala Allah menetapkan penciptaan, Dia menulis di sisi-Nya di atas arsy-Nya 
'Sesungguhnya rahmat-Ku lebih mendominasi kemurkaan-Ku." 


A 9 م‎ A کور‎ 


AN بَنَمَسَعُودِرَضِيَ‎ D 9 Via KANAN ES 


MAKA katsi aoa A E ER 


Z a SAN A s 028 lo Zor AZ و‎ PR AP ور دن و‎ 
SI KN adan یکن مضه مغل‎ AYAH P ازى ا‎ 


JA Jasa js na Ap An KAWA GEA EN kad JA 
KIE BA NA چا‎ D 341513 a 


r 


WE IGESN JR Ja (ben rah A 


6900. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Al A'masy aku mendengar Zaid bin Wahb aku mendengar 
'Abdullah bin Mas'ud radliyallahu'anhu, telah menceritakan kepada kami Rasulullah 
Shallallahu'alaihiwasallam yang beliau adalah seorang yang jujur menyampaikan, dan berita 
yang disampaikan kepadanya adalah benar, bahwa penciptaan salah seorang diantara kalian 
dihimpun dalam perut ibunya selama empat puluh hari, atau empat puluh malam, kemudian 
menjadi segumpal darah dalam empat puluh hari berikutnya, kemudian menjadi segumpal 
daging dalam empat puluh hari berikutnya, kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya 
dan memerintahkan untuk menetapkan empat kalimat (empat hal): tentang rejekinya, 
ajalnya, amalnya, sengsara ataukah bahagia. Kemudian Allah meniupkan ruh padanya, 
sungguh ada salah seorang diantara kalian yang melakukan amalan-amalan penghuni surga 
hingga tak ada jarak antara dia dan surga selain sehasta, namun kemudian takdir telah 
mendahului dia, lantas ia pun melakukan amalan penghuni neraka dan akhirnya masuk 
neraka. Dan sungguh ada salah seorang diantara kalian yang melakukan amalan penghuni 
neraka, hingga tak ada jarak antara dia dan neraka selain sehasta, namun kemudian takdir 
mendahuluinya, lantas ia pun mengamalkan amalan penghuni surga sehingga ia 
memasukinya." 


ME عن‎ Anggi an A ana AA -272 TA CACACE 


EÍ aa ea PEN any: aa a jas gage 


xÍ 
Pa 2 L 


SAI DN EMAS EN وَمَاحَلَّهَنَا) إل آ خر‎ San D 


ai ra 
323 Paten 


6901. Telah menceritakan kepada kami Khallad bin Yahya telah menceritakan kepada kami 
Umar bin Dzar aku mendengar Ayahku menceritakan dari Said bin Jubair dari Ibn Abbas 
Radliyallahu'anhuma, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Jibril, apa 
yang menghalangimu untuk mengunjungi kami lebih sering daripada apa yang telah engkau 
lakukan?" Maka turunlah ayat: '(Dan tidaklah Kami menurunkan ayat melainkan dengan 
perintah Tuhanmu, milik Dialah apa yang didepan kami dan di belakang kami) ', hingga akhir 
ayat (Os. Maryam: 64). Dan jawaban ini adalah untuk Muhammad shallallahu "alaihi 
wasallam." 


2$ 


T T NAS NS يختى‎ 53 BEN 
Ia بوم مالو‎ Ab onani LER, aka gin AN 
Lama JAS ARA sebe عَنَالؤُو‎ 2 BERAS رقا‎ NYANG سلو‎ Ay SE, 


S w س‎ 565 TA NN ا‎ E NECA A - فة و و بو‎ A 
PENIS Abe قل الرّو‎ NEE Ma a 613 
2427 


5 5 PEG 535 span NG AYAN laliya 


6902. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami Waki' dari Al 
A'masy dari Ibrahim dari 'Algamah dari Abdullah berkata, "Pernah aku berjalan bersama 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam di sebuah kebun di Madinah, saat beliau bertelekan di 
atas tongkat. Kemudian beliau melewati sekelompok orang Yahudi, sebagian diantara 
mereka bertanya kepada sebagian lainnya 'Coba tanyailah dia tentang nyawa', sedang 
sebagian lain berkata Jangan tanyai dia tentang nyawa'. Kemudian beliau berdiri bertelekan 
di atas tongkatnya sedang saya berada di belakangnya, aku taksir beliau sedang menerima 
wahyu, lantas beliau membacakan kepada mereka: '(Dan mereka bertanya kepadamu 
tentang nyawa, katakanlah bahwa nyawa itu adalah urusan tuhanku, dan tidaklah kamu 
diberi ilmu melainkan sedikit) ' (Os. Al Isra': 85). Maka sebagian di antara mereka berkata 
kepada sebagian lainnya, 'Kan telah kami katakan kepada kalian, jangan kalian tanya 
tentangnya! ' 


2 EAA 


MAL ASN hae ANGEN ئي‎ Wa حدمي‎ baa EN حد‎ 
0 APAREA EAA Pd MIA a 


Lan 


PAPA) 


Pa Iisa BA madle i 
6903. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu 
Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Allah menjamin bagi siapa yang berjihad di jalan-Nya, yang tidaklah ia berangkat selain 
benar-benar untuk berjihad di jalan-Nya dan membenarkan kalimat-Nya, bahwa Dia akan 
memasukkannya dalam surga atau la akan mengembalikannya ke tempat tinggalnya yang ia 
tinggalkan beserta yang diperolehnya berupa pahala dan ghanimah." 


AA AB GANG SS‏ عن عض ناي دابل عأ يش وکال جا ل 
AN aa)‏ َيه و NG ala‏ جُل J3 3 EK Jas‏ شَجَاعَدَوَيُكَاتلَ Ál Jara B5 GEA‏ 
Pi gada KENA‏ سيمل ار 


6904. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Al A'masy dari Abu Wail dari Abu Musa berkata, "Satang seseorang kepada 
Nabi Shallalahu'alaihiwasallam dan berujar, 'Ada seseorang yang berperang karena 
dorongan fanatisme, atau berperang karena ingin memperlihatkan keberanian, dan ada yang 
berperang karena ingin dilihat orang, siapakah yang disebut fi sabilillah? ' Nabi menjawab: 
"Siapa yang berperang agar kalimatullah menjadi tinggi, ia berada fii sabilillah." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Sesungguhnya perkataan Kami terhadap sesuatu apabila 
Kami menghendakinya, Kami hanya mengatakan kepadanya: "kun ", maka jadilah 
ia). 


Eka SMAN ae AN EA Ha SME EA sÉ Oya Sis > 
4 A 


GAN AN ينَعَلَ‎ BEE AAN ENI AS a EM AN 


6905. Telah menceritakan kepada kami Syihab bin Ibad telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim bin Humaid dari Ismail dari Qais dari Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Akan senantiasa ada dari umatku 
sekelompok orang (kaum) yang menang mengalahkan manusia, hingga keputusan Allah 
mendatangi mereka." 


A 9 >‏ 
ل سيعت 


LA 4 ih ma A 53 NELLA, يذ‎ 
23 Mai, SU عمير‎ Asi pe PA AS SA حَدَثْمَا الول ليد‎ WE JANG 


Pi Z 


DL A 03 A ل‎ 
HI ap الما یضر‎ MAMA Ngga GO Pala al Je NI 


2 
Ar 2G Ta 


ISA لكام توق كاذ تقول و‎ ii MAJA Ep LA “nb ig PERAN 5 
dala 33 Pe / éul a 


6906. Telah menceritakan kepada kami Humaidi telah menceritakan kepada kami Al Walid 
bin Muslim telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir telah menceritakan kepadaku Umair 
bin Hani' ia mendengar Mu'awiyah mengatakan, "Pernah aku mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Akan senantiasa ada dari umatku sebuah umat yang 
menegakkan perintah Allah, tidak membahayakan mereka orang yang mendustakan mereka, 
tidak pula yang menyelisihi mereka hingga keputusan Allah datang kepada mereka sedang 
mereka masih dalam keadaan seperti itu." Malik bin Yukhamir berkata, "Aku mendengar 
Mu'adz berkata, "Dan mereka berada di Syam." Mu'awiyah juga mengatakan, "Malik 
beranggapan bahwa ia mendengar Mu'adz berkata, "Dan mereka berada di Syam." 


Mp laa na Yee A HSE ES Tok PG. 
si CAN kidal هَذْوالَة‎ pfu NG ae Ya tan KARAM AE WIL, 
Ka ا ل‎ jasa PA او‎ 3 


6907. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Abdullah bin Abu Husain telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Jubair dari Ibn Abbas 
berkata, "Pernah nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri pada Musailamah di sekelompok 
kawan-kawannya, lantas beliau berkata "Kalaulah engkau meminta sebidang tanah ini, 
niscaya aku tidak akan memberikannya kepadamu selama-lamanya, dan kamu sekali-kali 
tidak bisa melampaui urusan Allah yang ada padamu, dan kalaulah engkau berbalik ke 
belakang, Allah akan membunuhmu." 


j ميقا‎ A AL Ao iaa AH خد تامو سی‎ 


NA EN A KANG PAJA‏ يو يکو GLS‏ عَسِيبمََهُ 
ab NN JUS AI SE jagi pin JA‏ 
KS. PAN‏ هوه Ai Aa ASUS pang NGA‏ مم قال KL ESA é iN GG‏ 
ba)‏ صل Ia) ga kaa ale‏ [وَيَسَاَلُومَكَعَنَالؤُو Atap de‏ 
SAN BINA Jaa IKATAN Iga B3 (33‏ 


6908. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail dari Abdul Wahid dari Al A'masy dari 
Ibrahim dari Algamah dari Ibnu Mas'ud berkata, "Pernah aku berjalan bersama nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam di sebagian kebun Madinah, sedang ketika itu beliau bersandar di 
atas sebuah dahan pohon kurma, saat kami melewati beberapa orang Yahudi, sebagian 
mereka berkata kepada sebagian lainnya, 'Tolong tanyailah dia (Muhammad) tentang 
nyawa', sementara sebagian mereka berkata, 'Jangan engkau bertanya kepadanya suatu hal 
yang kalian sendiri ketakutan terhadapnya'. Namun sebagian mereka ngotot berkata, 
'Sungguh kami akan bertanya kepadanya! ' Lalu sebagian di antara mereka datang menemui 
beliau dan berkata, "Wahai abu Oasim, apa nyawa itu?" Nabi shallallhu'lihiwasallam terdiam, 
maka aku pun tahu bahwa beliau sedang menerima wahyu. Lantas beliau membacakan ayat: 
'(Dan mereka bertanya kepadamu tentang nyawa, katakanlah 'Bahwasanya nyawa itu urusan 
Tuhanku, dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja) ' (Os. Al Isra": 85). 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Katakanlah: Sekiranya lautan menjadi tinta untuk 
kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat- 
kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu) 


NGNE halte ANENG ع نأي ال‎ NAGA نيو سف‎ ANAA 
KERE PETA جم لا‎ PARA Tan 2 


kaé i Alta AIO asa IP SIR asa) 


6909. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami 
Malik dari Abu Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Allah menjamin siapa saja yang berjihad di jalan-Nya, tidak ada 
dorongan baginya untuk berjihad di jalan-Nya selain jihad di jalan-Nya dan membenarkan 
kalimat-Nya, untuk masukkan ke dalam surga, atau Allah mengembalikannya ke tempat 
tinggalnya dengan ganjaran atau ghanimah." 


Bab: Kehendak dan keinginan 


Z 
Als » > GD 


perur AAN AS EA ga inp aec 


< TANG NG 2 رج ر 2 2 م‎ PA -2 . 2115 577 
ai 6 223 Sup, Ann PE Aan pda 


A 


P 


6910. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 
Warits dari 'Abdul 'Aziz dari Anas berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Jika kalian berdoa kepada Allah, maka seriuslah dalam berdoa dan jangan salah seorang di 
antara kalian berkata 'Jika Engkau berkehendak maka berilah aku', sebab Allah sama sekali 
tidak ada yang bisa memaksa." 


AA ag GA Ah BERES GUA PISA‏ ا 


SEM Agan 27? AE ai É i NE as Aa SISA? مانغ‎ 


- 


Paan a A APENA Pend ae TA بىا ي طالب‎ 


KAN‏ َو 


HABA بيد‎ KAS ANG يرسو‎ SKS TA és LAN 


a M 


KAA 1660 


PNY MPa Papar MAA ZA 


pe ANG NG pi PERAHU SENA قرسو‎ ANAK AKI 


GA PA وا رح ا اله‎ 2.2 A Pd 1 
مي جَدَلا‎ ajat jani AA 


6911. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Azzuhri. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Ismail telah 
menceritakan kepadaku saudaraku Abdul Hamid dari Sulaiman dari Muhammad bin 'Atiq 
dari Ibn Syihab dari Ali bin Husain, bahwa Husain bin Ali 'alaihimassalam mengabarkan 
kepadanya, bahwa Ali bin Abu Thalib mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah 
Shallallahu'alihiwasallam mendatangi Ali dan Fatimah di malam hari, lantas beliau berkata: 
"Tidakkah kalian mendirikan shalat?" Namun Ali menjawab, "Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya nyawa kita berada di tangan Allah, jika Dia berkenan, maka Dia akan 
membangunkan kita." Secara spontan Rasulullah Shallhu'laihiwasallam pergi begitu aku 
menjawab yang demikian, dan beliau sama sekali tidak kembali, kemudian aku mendengar 
ketika beliau berbalik ke belakang bersabda sambil menepuk pahanya: "Sungguh manusia itu 
adalah makhluk yang suka sekali membantah!" 


II ل ا م‎ Asad 


4 


te raat E 3 ا‎ JS 


Pad 
(RAN 


AG يقَصمَها‎ AS Bera Kasi 


6912. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada 
kami Fulaih telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin Yasar dari Abu 
Hurairah radliyallahu'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Perumpamaan orang mukmin adalah bagai dahan tumbuhan yang daunnya miring sesuai 
tempat datangnya angin, namun jika telah tenang, dahan itu bisa kembali lurus. Demikian 
pula seorang mukmin, terkadang dalam keadaan miring karena ujian. Sebaliknya 
perumpamaan orang kafir bagaikan pohon padi yang lurus dan keras, sehingga Allah (dengan 
mudah) mematahkannya kapan saja sekehendak-Nya." 


PANEN KE Ig Fara Uh SA eta 

ضِي UEA‏ سيمت رمو Je NG‏ اه َيه وسم 3 SINGA EN‏ 

AS AA NA اسم عطي‎ AS) AS PR 
مر‎ a اق الما‎ BE EA NN SA PA 


A 


Sea Haa AG SÚL Lan A ثم‎ NS an gka 
E SUN JAN GS sa Jai PA غ ب الم‎ 


Es 


Arin E utuh 


6913. Telah menceritakan kepada kami Al Hakam bin Nafi' Telah mengabarkan kepada kami 
Syu'aib dari Azzuhri telah mengabarkan kepadaku Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin 
Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shalllhu'alaihiwasallam di atas minbar berkata: 
"Keberadaan kalian dibandingkan umat-umat sebelum kalian adalah bagaikan antara shalat 
ashar hingga matahari terbenam. Ahli taurat diberi taurat, lantas mereka mengamalkannya 
hingga pertengahan siang, kemudian mereka tak mampu bekerja lagi sehingga mereka diberi 
satu girath. Lantas ahlu injil diberi injil dan mengamalkannya hingga shalat ashar, kemudian 
mereka tak mampu lagi melaksanakannya, sehingga diberi satu girath. Kemudian kalian 
diberi al Quran, lantas kalian mengamalkannya hingga matahari terbenam, lantas kalian 
diberi dua girath, maka ahli taurat dan injil menyampaikan protes 'Bagaimana ini, mereka 
(umat Islam) lebih sedikit bekerja, namun pahalanya lebih banyak? ' Maka Allah menjawab, 
'Namun apakah aku menzhalimi pahala kalian? ' Mereka menjawab, 'Engkau tidak 
menzhalimi! ' Maka Allah berkata, "Itulah keutamaan-Ku yang Aku berikan kepada siapa saja 
yang Aku kehendaki'." 


- 
LA Ww 


Ei algi 2 BS رامعم‎ HE En SIS TAMPAH CSS 


2A W3 9‏ ا ر ا کوت و ر ر كر وار ه Pentet f ANS‏ 2 0 
الس امت قال بَايَعْترَسول الله صل الله يهو سلمف رهط JG‏ يڪم عل BS JENG‏ 
A 2x 0 ar‏ 0 و3 - Ka LANG 2 Po Eni و٤ A42‏ 
SE SN GU GAN II SENI AIS‏ ابيا نتفر و Hug‏ 


5 


EA AA AAN أَجَرْمْعَلَ‎ Ha ISS AI ASN 315 
2 7 PAN م ا الع ا‎ WEEK AA مي و‎ A 
ةو طْهُورٌوَمَنَسَتَرَهَاللَُقَذَلِكَإِلَاللَهِإنَسَاءَعَدْبَمُوَِنََاءعَفَرَلهُ‎ USA HAN قا خد بهن‎ 
6914. Telah menceritakan kepada kami Abdullah almusnadi telah menceritakan kepada kami 
Hisyam Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Azzuhri dari Abu Idris dari 'Ubadah bin 
shamit berkata, "Pernah aku berbaiat kepada Rasulullah shallallhu'alaihiwasallam bersama 
serombongan orang. Lantas Nabi bersabda: "Saya membaiat kalian agar kalian tidak 
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh 
anak-anak kalian, dan tidak mengada-adakan kebohongan yang kalian ada-adakan antara 
tangan dan kaki kalian, dan tidak membangkangku dalam perkara ma'ruf. Maka barangsiapa 
diantara kalian memenuhi baiatnya, ganjarannya berada di sisi Allah. Barangsiapa melanggar 
janjinya, lantas Allah menghukumnya di dunia, maka yang demikian sebagai kaffarat 
dosanya. Dan barangsiapa yang Allah menutupinya (membiarkannya), maka yang demikian 
terserah Allah, jika berkehendak Dia akan menyiksanya, dan jika berkehendak Dia akan 
mengampuninya." 


2i,‏ و زر ر ر BLA‏ ل معو ام و بر ساس و اھ ee‏ ا بر و{ 

ANE al El ب عن محم عن ي هر‎ ANE هيب‎ ES بن اسر‎ Jaa SAS 
5 A Z رعو‎ 

Je أَوَوَلَكَإِدَمَكَا ًا‎ AK kasih ذم ابي‎ SERANG IIE نامر‎ Fed السّلام‎ 

BA No NE SETEL AAN Lab abahan TEGAN Inai 

في سَبِيلٍ الله فطاف عل سا په فما ولت من إلا gal‏ ا ةو لدت gi‏ غلام قال نبي Je AN‏ الله Aak‏ 


ra n A 
A 
0 PLAN NA وا‎ RAN مركب تووم‎ KELA TG NAN GANG NANG A 


6915. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad Telah menceritakan kepada kami 
Wuhaib dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah, bahwa Nabiyullah Sulaiman 
'alaihimassalam mempunyai enam puluh isteri dan berkata, "Sungguh, malam ini aku akan 
menggilir isteri-isteriku sehingga masing-masing isteriku hamil dan melahirkan seorang 
penunggang kuda yang berperang fi sabilillah.' Lantas Sulaiman menggilir isteri-isterinya, 
namun sama sekali tidak ada yang hamil selain satu orang isteri yang melahirkan separoh 
orang. Maka Nabi Shallallahu'alaihjiwasallam bersabda: "Kalaulah Sulaiman mengucapkan 
'insya allah', niscaya setiap isterinya hamil dan melahirkan seorang anak yang berperang fi 
sabilillah." 


LAN 


AG A و‎ Liz 4 REN kt, FTA یو ار‎ faza Pap 
مَهعَنَابنِعَباس رضي الله‎ Fe الحَذَاءْعَنَّ‎ SAS en 


1 


3 A 


IA aa i ANA es PAER NA 
NANET AEN AE AANA 
6916. Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami 'Abdul 


Wahhab Ats Tsaqafi telah menceritakan kepada kami Khalid Al Hadzdza' dari 'Ikrimah dari 
Ibn Abbas radliyallahu'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah 


menjenguk seorang arab badui yang sedang sakit. Beliau katakan: "Tidak apa-apa kamu, 
insya Allah nggak masalah." Lantas si arab badui menjawab, "Apa, nggak apa-apa? Bahkan 
itu adalah demam yang menggelegak atas orang yang sudah tua renta yang 
menghantarkannya kepada kuburan." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: 
"Semoga iya, kalau begitu." 


SMAK aea la NG: NGGAK‏ ةقال 


RN PN AA Ana رها‎ gebang SN 331 AS ala ak EN صل‎ LAN 


4 


baba Wb وَكَوَصّعُواإِلَأَنْطَلَعَت الشَّمْسوَابْيَصَّت‎ 


6917. Telah menceritakan kepada kami Ibn Salam Telah mengabarkan kepada kami Husyaim 
dari Hushain dari Abdullah bin Abu Oatadah dari ayahnya, bahwa ketika para sahabat 
ketiduran dari waktu shalat, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 
menggenggam roh kalian sekehendak-Nya, dan Dia mengembalikannya sekehendak-Nya." 
Para sahabat kemudian menuntaskan kebutuhan mereka, dan berwudlu hingga matahari 
terbit dan putih, dan beliau kemudian berdiri dan shalat." 


Jne BN SAS KA PA Pa اون‎ PISA AE G3 KS SAS 


La 57 م‎ 2 k, z شه‎ A? L a يتم‎ 2 EEN ss 2 NG Pe 


در صم 
ع Er‏ 


a 5 له ل ماروالا‎ Bes SAN MG MANA عوبني‎ 


A 


Kedai Be A AN متت عل‎ as Pa 5 


ala AE SA AN Nb اليو‎ NGANAN ig Kasih 
= NGANG NGET ho NINE pei se AE gt 


LA PA 


MAS AI يُِيقٌفَإِدَا مُوسَى باطش بجَانپ‎ AI SERANG 355 pts الاس‎ 


“AN LAA Á yó ERE 


6918. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qaza'ah telah menceritakan kepada kami 
Ibrahim dari Ibn Syihab dari Abu Salamah dan Al a'raj. (dalam jalur lain disebutkan) telah 
menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Saudaraku dari Sulaiman 
dari Muhammad bin Abu 'Atiq dari Ibn Syihab dari Abu Salmah bin Abdurrahman dan Sa'id 
bin Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata, "Seorang laki-laki muslimin dan seorang laki-laki 
Yahudi saling memaki (mencela). Si Muslim berkata, 'Demi Dzat yang mengistimewakan 
Muhammad di atas semua manusia', dan ia mengucapkannya disertai sumpah. Sedang si 
Yahudi berkata, 'Demi Dzat yang telah mengistimewakan Musa di atas semua manusia'. 
Lantas si muslim mengangkat tangannya dan menempeleng si Yahudi. Maka si Yahudi 
melaporkan kasusnya kepada Rasulullah Shallalahu'alaihiwasallam dan mengutarakan segala 
kasus yang terjadi antara dirinya dan si Muslim, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Janganlah kalian mengistimewakanku di atas Musa, sebab manusia di hari kiamat 


nanti akan pingsan sehingga akulah manusia pertama-tama yang bisa siuman. Tiba-tiba 
Musa telah berdiri di samping 'arsy, sehingga aku tidak tahu apakah dia termasuk yang 
pingsan ataukah dia telah siuman sebelumku, atau dia diantara manusia yang Allah 
kecualikan (tidak pingsan)." 


LA 
£ 15 


Peria A Sal Was 


[4 


YEL saé YENG JENG Sasa Ia 5 ا‎ ANN PAN سول‎ JG NGALA 
KIAN s ALI EL ks 


6919. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Abu 'Isa telah mengabarkan kepada kami 
Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas bin Malik 
radliyallahu'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Madinah akan 
didatangi oleh dajjal dan ia temukan kota tersebut dijaga oleh para malaikat, sehingga dajjal 
tidak bisa mendekatinya, dan tidak pula penyakit tha'un, insya allah." 


DAR 


JBS 53 HUI ABA le BASA A أ‎ PA PENGEN og \ piós 

GA‏ 3 يور مه 2 Te A 913 A PP‏ 9 52 ر 
Se |z CON AA AN jo AN) 23‏ 
KANAN 33‏ 


6920. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Azzuhri telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu 
Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap Nabi mempunyai 
doa yang telah dikabulkan, sedang aku insya Allah terus akan menyimpan doaku sebagai 
syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti." 


BERA :تسد سَعِيدِ بن‎ EA Naa اهيبن‎ ANA ba Jak Na E NSE 
bb A E 156 BRA : E KNA عاي هر ير‎ 


se Lag‏ ل برع لا م سه F‏ رر any AL‏ مو ره .2 ر م 82 35 2 و راع را 
الها NEG SIA‏ حَزهاات + أد Tewas‏ +ذنو IS‏ ذنو کنو فد عهدضعف: الله يغف؛ NGA)‏ خَذها 
ECP‏ بن ي قحَافةفتر ع ذنو با او ذنو بين و ف نر عه ضعْف و الله يعفر لهم 


r 


NB PANEN‏ عقر Nah‏ يقري قر SE‏ صرب الَا حوب بعَطنٍ 


6921. Telah menceritakan kepada kami Yasarah bin Shafwan bin Jamil Al Lakhmi telah 
menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Azzuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu 
Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ketika aku tidur, aku 
bermimpi di atas sebuah sumur, lantas aku menariknya sekehendak Allah aku menariknya, 
kemudian Ibnu Quhafah mengambilnya dan menarik satu atau dua ember, dalam tarikannya 
terlihat ada kelemahan, ini berarti mudah-mudahan Allah mengampuninya, kemudian 'Umar 
mengambilnya dan tiba-tiba embernya menjadi besar, maka ini berarti tidaklah aku melihat 
seseorang yang jenius di antara manusia yang bisa mereka-reka hingga manusia sekitarnya 
kenyang air dan juga ternak-ternaknya sehingga mereka bermukim di tempat mereka minum 
(selain Umar itu saja yang bisa melakukannya)." 


tai A - A يدو‎ Pd 59 
3G -24 4 NG NG م‎ A ےک حورت کا و‎ 2 Ag BK I 2 ےک واي و و‎ 
صل الله‎ SS بي موس قال‎ ES PI EA piji Maka PU SA حَدَتْمَا محمد ب العلا‎ 

A 
$ 


27 TENANG 2f nine PA 2 ا‎ 7 en A IA s2 
جروا‎ PAS pal JGA يل أو صا حب الحا‎ LES JBL و‎ Ja LESTI al a 


ALS Usa D لِسَانْرَ‎ KA, ati 255 


6922. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al' Ala' telah menceritakan kepada 
kami Abu Usamah dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata, Pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam didatangi seorang peminta-minta -atau sepertinya ia berkata 
'ditemui (bukan didatangi) seorang peminta-minta', atau orang yang mempunyai keperluan-, 
maka beliau berkata: "Berilah pertolongan niscaya kalian diganjari, dan Allah memutuskan 
melalui lisan rasul-Nya sekehendaknya." 


A Pd z 5 Z Pa A A 7 LA G 3 í 5 
Pa BAL WAP و‎ N7 درم‎ AN GG SALA AAA Uta s\t 7 2 ANGEN ع‎ 
اللْهَعَلِيهوَسَلمَ‎ ES عن همام يع باهر‎ Kjee حَدَتْمَايَحْيَى‎ 
A 
A 


PAK A aA EG BAN > 2 2 <a? AI TAG ar TAG 
واو‎ Ganga 1 
Ap SAN 

Pa 


6923. Telah menceritakan kepada kami Yahya telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazag 
dari Ma'mar dari Hammam ia mendengar Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, 'Ya Allah, ampunilah aku jika 
Engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau berkenan. Ya Allah, berilah aku rejeki 
jika Engkau berkenan'. Hendaklah ia serius dalam permintaannya, sebab Allah bisa 
melakukan apa saja sekehendak-Nya dan sama sekali tak ada siapapun yang bisa 
memaksanya." 


2 FA A Z A 
ورو‎ Z د3‎ Pa A 6م ب‎ ME 471 27 ANE ري لاس م وو‎ AK 


A, 2 WE GAE J3‏ 35 اور وور ور A‏ و2 
PERAI ai BAE a‏ 
A‏ 
A‏ 


TANG rA +» دم‎ -28 z ALAN Ea 5 A Pa سن اه اس‎ a 2 
Jy 7 ERLANGGA حَضِرٌ‎ YM ري ق صا حب موس‎ AN حصن‎ 


A 


A MAP و‎ E A AK EA 2 p Pena رار ر‎ 2AL” 
تَعِعْت رَسُولَ توصل‎ AS ANEN A EEA ATE] 


CR pA KN KN e t A م و‎ AL 7 او ر 6 ر‎ 
امو سى في ملا‎ ES sasa GAN aj Se (SAE #5 Alan gag Za 


0 4 TE P P ay ab pn Be WENG 5 P 

Jasad) Senu جل فققالهل‎ sa sia 

TAN ga TS Bak CE‏ ِل ISBN TS PMT ESA‏ تقار جع 
PA‏ 


- و‎ 2 2 3 3 Z 2 5 
Lo Ki - 2 وام‎ AAZ 2 A BA رو م‎ TANGGA ANT 


Bt 2 دي‎ - 5 22 F 2 Tu 4 2 5 
NA ASUS KB a ya JS KAN EA AIA سيت الحوت‎ G3 AA 
ب‎ Pd ng 2 


Kn P آكَارِهِمَاقَصَصًا)‎ JE 


6924. Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad telah menceritakan 
kepada kami Abu Hafs Amru telah menceritakan kepada kami Al Auza'i telah menceritakan 
kepadaku Ibn Syihab dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud dari Ibn 'Abbas 
radliyallahu'anhuma, bahwa ia pernah berdebat bersama Al Hurr bin Oais bin Hisn Al Fizari 
tentang sahabat Musa, apakah benar-benar Khidir? Lantas Ubbay bin Ka'b Al anshari 
melewati keduanya. Ibnu Abbas kemudian memanggilnya dan berkata, 'Aku berdebat 
dengan kawanku ini tentang kawan Musa yang Musa meminta dipertemukan dengannya, 
apakah engkau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyebut-nyebut 
tentangnya? ' Ubbay menjawab, 'Benar, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Ketika Musa dalam sebuah perkumpulan Bani Israil, tiba-tiba ia 
didatangi oleh seseorang, dan orang itu bertanya "Tahukah engkau seorang hamba yang 
lebih 'alim dari padamu! ' Musa menjawab, '"Tidak', lantas Musa memperoleh wahyu yang 
dalam wahyu tersebut terdengar (suara), 'Ya ada, seorang hamba-Ku yang bernama Khidlir.' 
Lantas Musa meminta untuk dipertemukan dengannya, dan Allah menjadikan ikan 
perbekalannya sebagai tanda, kemudian dikatakan kepada Musa Jika engkau kehilangan 
ikan perbekalanmu, maka kembalilah di tempat ikan itu menghilang, niscaya engkau akan 
menemuinya.' Maka Musa pun menelusuri bekas-bekas ikannya di lautan, lalu pemuda yang 
ikut Musa berkata kepada Musa "(Tidak ingatkah engkau ketika kita berlindung ke batu 
karang, sesungguhnya aku lupa terhadap ikan itu, dan tidak ada yang menjadikanku lupa 
selain setan yang kusebut-sebut) ' (Os. Al Kahfi: 63), maka Musa berkata '(Itulah tempat yang 
kita cari-cari, maka keduanya kembali menelusuri jejak keduanya semula) ' (OS. Al Kahfi: 63), 
lantas keduanya menemukan Khidir, yang akhirnya cerita keduanya seperti Allah kisahkan." 


9 24 2 PAD Z A ول‎ A A 
ون‎ BIN KIE PN ELSA ALI دتا‎ 


í SENI مڪنا أي هر رورسو‎ NA gkah ang Ip AAS 


22A 


نز AAM‏ كاه KAN GA CABE‏ يُرِيدَالْمُحَصَّبَ 


6925. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Azzuhri dan Ahmad bin Shalih berkata, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb telah 
mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari Abu 
Hurairah dari Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam, beliau bersabda: "Insya Allah besok kita 
singgah di Khaif bani Kinanah, yang di tempat itulah mereka bersumpah untuk melakukan 
kekufuran. Tempat yang dimaksud adalah Muhashshab." 


36 Pe nee MA NE jab عَنْ‎ La JAN عبد الله ب‎ KENA 


” 


JENG a 6 ای کلم ینکن ا5ا‎ il 6 jaga 


A 977, 


BIAN ARI BSA AG EA AI الع قفاو‎ 


SA‏ لاو صل اليه وسم 


6926. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami Ibn Uyainah dari 'Amru dari Abul 'Abbas dari 'Abdullah bin Umar berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam terus mengepung penduduk Thaif dan belum bisa 
membebaskannya, maka beliau katakan: 'Besok insyaallah kita kembali, maka kaum 
muslimin berkata, 'Kita akan pulang dan tidak akan membebaskannya.' Nabi terus berkata: 
'Berangkatlah kalian menyongsong peperangan.' Mereka pun terus berangkat, sehingga 
mereka memperoleh luka-luka. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian bersabda: 'Besok 
insyaallah kita akan pulang.' Seolah-olah ucapan ini menjadikan mereka terkagum-kagum 
sehingga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa." 


PANAI AS SEs ANG) ls saé 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dan tiadalah berguna syafa'at di sisi Allah melainkan bagi 
orang yang telah diizinkan-Nya memperoleh syafa'at itu) 


AA RA عن کر‎ ah 2 MN CN داف‎ HE sek 


Bekuk EA PU a جنها‎ SI EYANG ANN, IS) IG aka aké 
GA ABA غدل ك ادا فر‎ AS AE لصفو انال عو وکال‎ 


A 4 2 2 


Keg 5 AAA AA KANG KAN AN‏ مدعنا ي هريره 


“ 


ka KELAS لش فيان قال‎ BEE هر ير‎ A $ Si afa JGGG, 


A 


Pit 


A A 


SAB BINA JEANS AA BG و‎ AN ASE SANA 53 


A 


AN 8‏ ررر بي P‏ ا fa 5 Di mn‏ رما وه 1.93 
Gad e CG‏ نَإِنَّإِفْسَانَارَوَىعَنْ عَمَرٍ وعن ع sana‏ نَأ بيهر يْرَة 


6927. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari 'Amru dari 'Ikrimah dari Abu Hurairah yang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
menyampaikan kepadanya, beliau bersabda: "Jika Allah memutuskan suatu keputusan di 
langit, maka malaikat akan mengepak-ngepakkan sayapnya karena tunduk kepada titah-Nya, 
seolah-olah kepakan sayapnya seperti rantai di atas batu licin." Ali berkata, "Sedang lainnya 
berkata, "Seperti batu licin yang menembus mereka.' Allah berfirman: "(Apabila ketakutan 
telah hilang dari hati mereka, mereka bertanya 'Apa yang difirmankan Rabb kalian? Mereka 
menjawab 'Kebenaran, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar) ' (Os. Saba': 34). Ali berkata: 
telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami 'Amru dari 'Ikrimah 
dari Abu Hurairah dengan redaksi ini." Sedang Sufyan berkata, Amru berkata, aku 
mendengar Ikrimah telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah, Ali berkata, saya 
bertanya Sufyan ia menjawab, 'Aku mendengar Ikrimah berkata, aku mendengar Abu 
Hurairah berkata, 'Ya.' Saya bertanya kepada Sufyan, 'Beberapa orang meriwayatkan dari 
'Amru dari 'Ikrimah dari Abu Hurairah yang beliau memarfu'kannya, hanya ia membaca 
#furrigha (jika telah selesai) '. Sufyan berkata, 'Beginilah 'Amru membaca, maka aku tidak 


tahu, apakah ia mendengarnya seperti ini atau.' Sufyan berkata, 'Dan begitulah bacaan 
kami." 


Aan sa KA MS IE Ser ر‎ SA aa 


Z 
Z 
A عو‎ 


NG ANE as SA pala LEAN TA يفو لقال سول‎ NS ag 


Ih PA SI ga AN, Sis ala yaa ads‏ نَيَجَهَرَ به 


6928. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibn Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman 
dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Allah tidak pernah mengijinkan sesuatu sebagaimana ijin-Nya kepada Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam untuk melagukan Al Our'an, " sedang salah seorang sahabatnya berkata 'maksud 
melagukan yaitu membaca dengan keras." 


i 


6 AA: sége A REY A Sa ana عم بن حه‎ PAA 


Z 


wê) WA AN 3 


SR III jan لیا‎ E کک‎ 


A 


6929. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs bin Ghiyats telah menceritakan 
kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Al A'masy telah menceritakan kepada 
kami Abu Shalih dari Abu Said Al Khudzri radliyallahu'anhu berkata, "Nabi shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Allah berfirman, "Wahai Adam! ' Adam menjawab, 'Aku penuhi 
panggilan-Mu! ' lantas Adam dipanggil dengan suatu suara, "Sesungguhnya Allah Tabaraka 
wa Ta'ala menyuruhmu untuk mengeluarkan utusan-utusan dari anak cucumu ke neraka'." 


KESAN en AA َعَنَأبِيوِعَنَ‎ Sek وا‎ AAA NAS Ja EN RA SAI 


LA 


قات مَاغ ر ت ڪل ام أَةمَاغ م ت عل KAN gen we A AG 5 7 Bed‏ 


6930. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari Ayahnya dari 'Aisyah radliyallahu'anhuma berkata, 
"Belum pernah aku sedemikian cemburu kepada seorang wanita sebagaimana 
kecemburuanku terhadap Khadijah, sebab Tuhan Muhammad telah menyuruhnya agar 
memberinya kabar gembira dengan surga." 


Bab: Dialog Allah bersama Jibril dan panggilan Allah kepada para Malaikat 


P Kang BS مهو ا‎ LES AN KA SAS AEA 


BI ISA AN Aa SEN AI ANA en 


Z <‏ 2 4 هري و e Z D‏ و وو 2 A A‏ 2 و 7 PAP‏ 
Me SU EGA‏ يل إن اله قد أحَبٌ فلانًا فا به فيه جبر يل غ يتادي Me‏ يل AN KANG‏ 
An 2 r‏ ص pa‏ > 


P3 - - 5 


NX 


2 م و کل ا وير‎ 
Se السَمَاءِ و يو‎ JS OA ga BN 
6931. Telah menceritakan kepadaku Ishag telah menceritakan kepada kami Abdushshamad 
telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman -yaitu Ibnu Abdullah bin Dinar- dari Ayahnya 
dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliyallahu'anhu berkata, "Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam bersabda: "Allah Tabaraka wa Ta'ala jika mencintai seseorang, la memanggil Jibril 
'Sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia, sehingga Jibril pun mencintainya. 
Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit seraya berseru, 'Sesungguhnya Allah 
mencintai si fulan maka cintailah dia, maka penghuni langit pun mencintainya, sehingga 
orang tersebut diterima oleh penduduk bumi." 


0 


PA 5 - 5 PA A PA 
امسوم 1م‎ BANA ور ر ور‎ A fis 2 Ek 2 LN f2 - و‎ > ZA Pa sada AK 
الله صل الله يه‎ ON ي الز ئاد عن الا عر عن أي هر‎ NS عن مالك‎ Jaa AE SS 
7 - 2 7 4 z و‎ Pa is A 4 is 4 A 5 3x ANG 7 
PNS) pane وَيَجَّتَمعونَفي‎ MAL SIK مَلا يک بِاللَيّلِوَ‎ H3 Pe Pena ratan, 


Z A 


فى A 2 2. ANG $ A‏ ور و 

الجر Ga NG as‏ اف يڪم فيس الو هو RASA Kak rada‏ لو نتر AGS‏ 
و 2 A‏ و و 

AA‏ و ياموم يُصَلْونَ 


6932. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Abu Zinad dari Al 
A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Malaikat 
malam dan malaikat siang secara bergantian menjaga kalian, dan mereka berkumpul pada 
waktu shalat 'ashar dan shalat subuh, kemudian malaikat yang menjaga kalian di malam hari 
naik ke langit dan Allah menanyai mereka -sekalipun Dia paling tahu terhadap keadaan 
mereka- bagaimana kalian tinggalkan para hamba-Ku? ' Para malaikat menjawab, 'Kami 
tinggalkan saat mereka sedang melaksanakan shalat, dan kami datangi mereka juga saat 


uu" 


melaksanakan shalat!'. 


4 < Z a ANG H4 +4 Alga G 2A سور‎ A ر و۶‎ 0 
SE PER KANE Ai SEES JLN AA SS 
21 و0‎ 


A 
3و‎ G - wW 


rN NG AA a 2 ر ور كم‎ BA 2 Ak كر‎ Aa Pa 
BEI بِاللَّهِ شَيَكَاكَخَل‎ Nai يل‎ A 6 ga ke 
Goo GAS SBB SA 3652 

6933. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Washil dari Al Ma'rur berkata, 
"Aku mendengar Abu Dzar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jibril 
menemuiku dan memberiku kabar gembira, bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan 
tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga." Maka saya 
bertanya, 'Meskipun dia mencuri dan berzina? ' Nabi menjawab: 'Meskipun dia mencuri dan 


uu 


juga berzina'. 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya: dan malaikat- 
malaikat pun menjadi saksi) 


DIA AA ولاق مدان‎ Nan SAN PO Kar اشد‎ 


2 7 


ASEAN كفي ي‎ NAN aas و‎ ai 
ji ا‎ 


JIN Ika EL kah KAN RL Is AE BAN 


SAN pcia; KEWAT SNG NGÊS‏ يتك مت عي لطر ةو إن 


YAAA MEA 
6934. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abul 
Ahwash telah menceritakan kepada kami Abu Ishag Al Hamdani dari Barra' bin Azib berkata, 
"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Hai fulan, jika engkau mendatangi 
kasurmu, maka panjatkanlah doa: "ALLAAHUMMA ASLAMTU NAFSII ILAIKA, WAWAJJAHTU 
WAJHII ILAIKA, WAFAWWADLTU AMRII ILAIKA, WA ALJA"TU ZHAHRII ILAIKA, RUGHBTAN WA 
RUHBATAN ILAIKA, LAA MAUJA'A WA LAA MANJAA MINKA ILLAA ILAIKA, AAMANTU 
BIKITAABIKAL LADZII ANZALTA WABINABIYYIKAL LADZII ARSALTA "Ya Allah, aku pasrahkan 
jiwaku kepada-Mu, dan kuhadapkan wajahku kepada-Mu, dan aku serahkan urusanku 
kepada-Mu, dan aku sandarkan punggungku kepada-Mu, dengan berharap-harap cemas 
kepada-Mu, sesungguhnya tidak ada tempat bersandar dan tempat keselamatan selain 
kepada-Mu, saya beriman kepada kitab-Mu yang Engkau turunkan dan nabi-Mu yang Engkau 
utus) '. Maka sekiranya engkau meninggal di malammu, engkau meninggal di atas fitrah, dan 
jika engkau meninggal pagi harinya, engkau peroleh pahala." 


LA 


AA KN ANE AA Sa کدنا هة ب‎ 


a 


LAN 


2 


Ik Aoa, pa A Pe alay LA 

das صل ال‎ NGA معد الله عت‎ LAS PIALA aa 
6935. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Sufyan dari Ismail bin Abu Khalid dari Abdullah bin Abu Aufa berkata, "Dalam perang Ahzab, 
Rasulullah Shallallhu'alaihiwasallam berdoa: "ALLAAHUMMA MUNZILAL KITAAB, SARII"AL 
HISAAB, AHZIMIL AHZAAB, WAZALZIL BIHIM (Ya Allah yang menurunkan kitab, yang cepat 
perhitungan-Nya, hancur leburkanlah pasukan ahzab, guncangkanlah mereka) '. Sedang 
Humaidi menambahkan, telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada 
kami Ibnu Abu Khalid aku mendengar 'Abdullah aku mendengar nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam." 


KS 5N YA GAN عاب عا ري‎ pek kawih gêng مسد شع عن‎ KAA NA 
Weni ka APN GOA yen 55 AN GU ANA 


“ 


Fáa ra WE en ا‎ kaba AN 
ái: Pala لمر کون ولا‎ kas BA رَبِصَلَاتِكَ‎ uk 
WAN uan BAEN 5314 Pi 


6936. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Husyaim dari Abu Bisyr dari Sa'id bin 
Jubair dari Ibn Abbas mengenai ayat: '(Dan janganlah engkau mengeraskan bacaan shalatmu 
dan jangan pula engkau merendahkan bacaannya) ' (Qs. Al Isra': 110), ayat ini diturunkan 
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam secara berturut-turut di Makkah. Ketika itu, 
jika beliau mengencangkan bacaannya, maka kaum musyrikin mendengarnya hingga mereka 
mencela Al Qur'an secara habis-habisan, juga mencela yang menurunkannya dan yang 
membawanya. Maka Allah menurunkan: '(Jangan kamu mengeraskan bacaan shalatmu dan 
jangan pula merendahkannya) ' (Qs. Al Isra': 110). Jangan kamu mengeraskan bacaanmu 
maksudnya hingga terdengar oleh orang-orang musyrik, dan jangan pula kamu 
merendahkannya, maksudnya sehingga tidak terdengar oleh kawan-kawanmu. Dan carilah 
jalan tengah di antara keduanya, maksudnya bacalah sehingga terdengar oleh kawanmu 
namun jangan pula kamu membaca terlalu keras hingga musuh mencela Al Qur'an akibat 
bacaanmu." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (mereka hendak merubah janji Allah). 


6937. Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Azzuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah berkata, 
"Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: 'Anak adam menyakiti- 
Ku dan mencela masa, padahal Aku adalah masa, di tangan-Ku lah segala urusan, Akulah 
yang membolak-balikkan siang dan malam'." 


A az b Pd Pd 


Jaa a - KAN صل‎ NA Ea عَن ا‎ KENA بو نڪ ي‎ KE 


و ر ر سو MAN < 7 Pd AA‏ 77 5 مم 4 & 4 

AAN gah gal شر من أجلو‎ GAS ته وا‎ sap Mang MS الصو‎ Ika 
و‎ 27 7 -2 2 A ري ره‎ 4 Bi وه‎ 4 22 

Beri MAN B3 aa a Ws فر‎ 


6938. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Al 
A'masy dari Abu shalih dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Puasa adalah milik-Ku, dan Aku sendirilah yang 
mengganjarinya, orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya 
karena Aku. Puasa adalah perisai, dan bagi orang yang berpuasa mendapat dua 


kegembiraan, kegembiraan ketika ia berjumpa dengan rabbnya. Dan sungguh, bau mulut 
orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kesturi." 


A 2 nga KAA NE SAS Aa NENG 
NGANAN جل جر‎ ae PAT TE (FO aya SAN 


DA 


اکى ر SR‏ ب اما کن MEME‏ ىقال ب ASN‏ ب عَنْبْرَ IE‏ 


6939. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada 
kami 'Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Dikala Ayyub mandi dalam keadaan 
telanjang, tiba-tiba kaki belalang yang terbuat dari emas jatuh kepadanya, kemudian Ayyub 
membungkus dengan kainnya. Maka Tuhannya memanggilnya, 'Wahai Ayyub, bukankah Aku 
telah mengayakanmu daripada sekedar apa yang engkau lihat? ' Ayyub menjawab, 'Benar 
wahai Rabbku, namun saya belum berkecukupan dari barakah-Mu'." 


ر اوەر aa‏ ر 7 Fg‏ لوم Cerg 4 ey TER G‏ شري ردنت 
USS‏ ماع يل حَدَْنِي Ma‏ ابن شهاب AAS gê‏ غناي هر SENI‏ 
وو و 


KG‏ کر ارہ AN‏ ران 2 رو ا ا 

sen SAN KANG IS II SESI ja NG Aa LAI‏ فلت اليل الخ 
WIP BPA‏ 2% 1 و Pa Pat A‏ 

A aib yis Ahi s من يدعو‎ gi 


6940. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibn 
Syihab dari Abu Abdullah Al Aghar dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika 
sepertiga malam, lantas la berkata, 'Siapa yang berdoa kepada-Ku maka aku beri, siapa yang 
meminta ampun kepada-Ku maka Aku ampuni?." 


- Z 
3G A LADENI A 


IA MN الع جحد‎ AP a PAJU ANUS PSA 


JAAN 355 RN اعدو‎ EA sis ka gas Ae AN 


6941. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad bahwa Al A'raj menceritakan kepadanya, bahwa 
ia mendengar Abu Hurairah, ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Kita adalah orang-orang yang datang terkemudian, namun kita yang terlebih dahulu ke 
surga pada hari kiamat." 


A - 
- 


Apt 2,9 


IE NS IBAN 3 


6942. (Masih dari jalur periwayatan yang sama dengan hadits sebelumnya -dari Abu 
Hurairah-) Allah berfirman: "Berinfaklah engkau, niscya aku memberi infak kepadamu." 


4 ; gd A e د‎ A, ر‎ Êa ni ار و رە‎ 

D gaib AR SAS‏ حَدَنْنَاابَنُفْصَيلٍعَنَعْمَارَةَعَنَأيي زر هَن هرَيرَةََقَالَهَذِهِحَدِيجَة 
En 5‏ 

slaka baseh A‏ إا 


a 
E و‎ 


MA ga EN 3 TANG ia EL gêni 


e 
Z 


6943. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Ibn 
fudlail dari 'Umarah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah berkata, "Inilah Khadijah datang 
kepadamu dengan bejana berisi makanan dan bejana berisi minuman, dan sampaikanlah 
salam kepadanya dari tuhannya, dan berilah dia kabar gembira dengan rumah yang terbuat 
dari mutiara, yang tiada keributan dan kegaduhan di sana." 


22 2 


Fa A ZA 259‏ م ملع رو اس cor‏ مه م 
TEA 3 PN Ea ASAS YEN PA SAS‏ 
AE‏ صل DI SAENING NG Ap‏ الصالحي WENGI NG‏ 


6944. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Asad telah mengabarkan kepada kami 
Abdullah telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu 
Hurairah radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Allah 
berfirman, 'Aku persiapkan bagi hamba-Ku yang shalih (ganjaran) yang tidak terlihat oleh 
mata, belum terdengar oleh telinga dan belum pernah terdetik oleh hati manusia'." 


£ - 


Ar AN PNY AA ig AMA داعال‎ Pa خد‎ 


5 SENAR EA ni GN ka sale Paka يفول گان لَب صل الله‎ é سيا‎ 


GA AN‏ الكو 32 ك اتو SERAH 32 PS‏ کک ات 
Sue AH Gg hg a AE‏ 

5 SEA sa aaa, ses P 

a... a 2 an 


4 


HING 
SANI 
A 


6945. Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah menceritakan kepada kami 
Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij telah mengabarkan kepadaku 
Sulaiman Al Ahwal bahwa Thawus radliyallahu'anhu mengabarkan kepadanya, ia mendengar 
Ibn Abbas berkata, "Jika Nabi Shallalahu'alaihi wasallam tahajjud malam hari beliau 
membaca: 'ALLAAHUMA LAKAL HAMDU, ANTA NUURUSSAMAWAATI WAL ARDLI, WALAKAL 
HAMDU ANTA OOYYIMUSSAWAATI WAL ARDLI, WALAKAL HAMDU ANTA 
RABBUSSAMAAWAATI WAL ARDLI WAMAN FIIHINNA, ANTAL HAQQU, WAWA'DUKAL HAQQ, 
WAQOULUKL HAQQ, WALIQOO'UKAL HAQQ, WALJANNATU HAQQ, WANNAARU HAQQ, 


WANNABIYUUN HAOO, WASSAA'ATU HAOO, ALLOOHUMMA LAKA ASLAMTU WABIKA 
AAMANTU WAILAIKA TAWAKKALTU, WAILAIKA ANABTU, WABIKA KHAASHAMTU, WAILAIKA 
HAAKAMTU, FAHGHFIRLII MA OADDAMMTU WAMAA AKHKHARTU, WAMA ASRARTU 
WAMAA A'LANTU, ANTA ILAAHII, LAA-ILAAHA ILLAA ANTA (Ya Allah, bagi-Mu lah segala puji, 
Engkau cahaya langit dan bumi, bagi-Mu segala puji, Engkau adalah pemelihara langit dan 
bumi, dan bagi-Mu segala puji, Engkau adalah Pemilik langit dan bumi dan siapa saja yang 
menghuninya, Engkau adalah Benar, dan janji-Mu benar, firman-Mu benar, pertemuan 
dengan-Mu benar, surga-Mu benar, neraka-Mu benar, para nabi benar, dan kiamat benar. Ya 
Allah, kepada-Mu aku berserah, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku bertawakkal, 
kepada-Mu aku menyandarkan diri, karena-Mu aku memusuhi, dan kepada-Mu aku 
meminta penghakiman, maka ampunilah bagiku apa yang telah aku perbuat dan apa yang 
belum aku lakukan, apa yang aku lakukan secara sembunyi-sembunyi dan apa yang aku 
lakukan secara terang-terangan, Engkau adalah Tuhanku, tiada sesembahan yang hak selain 
Engkau) '." 


Cai LIL 3 5 EE أ‎ A A HAKI aa بم‎ GA SAS 
Ka, BAK sain وَسَعِيدَبّنَالْمْسَيَِبِوَ 32 علقم‎ NENG ae ai NG BN 
LA GG AY JANG ingia sa Ne San 


Kap 336‏ افد E‏ حَدَكنِي عَنْعَاِفَدَكلت وا أكتّى MESUM,‏ 


و5 


LA LA 
r r A 


S3 يکلم اهيبام‎ ya gadi و لماي‎ SEA 


A 
A n 
A 


PILAH SR Nek AE صل‎ NG انير ى رسو‎ PNS 
MEI LA BELI Aap 


6946. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Abdullah bin Umar An Numairi telah menceritakan kepada kami Yunus bin Yazid Al Alli 
mengatakan, aku mendengar Azzuhri berkata, Aku mendengar 'Urwah bin Zubair dan Sa'id 
bin Musayyab dan 'Algamah bin Waggash dan Ubaidullah bin Abdullah dari hadis Aisyah 
isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika penyebar-penyebar kebohongan 
menyebarluaskan kebohongan terhadapnya. Kemudian Allah menyucikannya dari 
kebohongan yang mereka katakan, dan kesemuanya menceritakan kepadaku sekumpulan 
hadis yang masing-masing mereka riwayatkan dari Aisyah, Aisyah berkata, "Akan tetapi demi 
Allah, aku sama sekali tak punya perkiraan Allah akan menurunkan wahyu terhadap berita 
kesucianku, sungguh urusanku terhadap diriku lebih remeh daripada Allah berbicara 
tentangku dengan wahyu yang dibacakan, yang kuharap ketika itu hanyalah sekiranya 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bermimpi dalam tidurnya, yang menceritakan berita 
kesucianku dari ghosip yang disebarkan orang-orang. Lantas Allah menurunkan ayat: 
"(sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa berita bohong) ', (Qs. An Nuur: 
11), dan seterusnya hingga sepuluh ayat." 


TAN ANA خنع نأب‎ PNS AE si ةن‎ AAN RE ee رتنا‎ 


SIA a aa NENGNA Pa ak GEA رسو لاله صل‎ 


s 
P 


JAA 33 حسنه‎ Bee Pura A Gén LS ES اقا‎ ATU Aba 
alan Sa Asa gak مِلَهَاقَا‎ aa, (arya D NIYAH dans baca 


6947. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Mughirah bin Abdurrahman dari Abuz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: Vika seorang hamba-Ku ingin 
melakukan kejahatan maka janganlah kalian catat hingga la melakukannya, dan jika ia 
melakukannya maka catatlah semisalnya. Jika ia meninggalkannya karena Aku maka catatlah 
kebaikan baginya, dan jika ia berniat melakukan kebaikan sedang ia belum melakukannya 
maka catatlah kebaikan baginya, dan jika la melakukannya maka catatlah sepuluh kebaikan 
baginya, bahkan hingga tujuh ratus kali lipat'." 


2 
A ر‎ 


Dea Ha 3? DuL a a 13 Ines SAS Ke‏ يهنا ي مُرَرَ دِعَنَسَعِيِدٍ نيسار عن 


PAN 


SA PUG ENG GS JGA sal Para NT BEN 


a E PAGAR 


A A NGANAN 


LING GN ah SONA Pa AAA eh Nias 
me bL) 


6948. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah telah menceritakan kepadaku 
Sulaiman bin Bilal dari Mu'awiyah bin Abu Muzarrad dari Sa'id bin Yasar dari Abu Hurairah 
radliyallahu'anhu, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah menciptakan 
manusia, tatkala la selesai dari penciptaannya, rahim berdiri dan berkata 'Ketahuilah, ini 
adalah kedudukan yang berlindung kepada-Mu dari terputus." Lantas Allah berfirman: 
Tidakkah engkau ridla jika Aku menyambung siapa saja yang menyambungmu dan Aku 
memutus siapa saja yang memutusmu? ' Maka rahim menjawab, 'Baik ya rabb.' Lantas Allah 
berfirman, "Itulah bagimu.' Lantas Abu Hurairah membacakan ayat: "(Akankah jika kamu 
berkuasa akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutus sambungan rahim kalian?) 
' (Os. Muhammad: ayat 22). 


KHAN CI 3 EM ES la AAA‏ عَلَيّه 


PA 
2A 7 1 


2 كر GN Ka‏ و لم و س 

gera basa Semu 

6949. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Sufyan 

dari Shalih dari Ubaidullah dari Zaid bin Khalid berkata, "Nabi shallallahu "alaihi wasallam 

mendapatkan hujan, lantas beliau bersabda: "Allah berfirman: 'Hamba-Ku di pagi hari ada 
yang kafir terhadap-Ku dan ada yang beriman kepada-Ku'." 


LA 


KEN ر‎ LZ و‎ A A KERS pa ر ر‎ za, A Pa apa Ip 
ل ل‎ E an aan 


AE a َلِقَابِي‎ AN MAN SS EÍ لقا ي‎ gaes á BENA 
6950. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Abuz 
Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Allah berfirman: 'Jika hamba-Ku mencintai perjumpaan terhadap-Ku, maka Aku menyukai 
berjumpa kepadanya, sebaliknya jika hamba-Ku tidak suka berjumpa dengan-Ku, maka Aku 
juga tidak suka berjumpa dengannya." 


AA 


DATA Bee PIN SIS SBY SESI 


e CIGG asa Tara 


6951. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
telah menceritakan kepada kami Abuz Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah berfirman: "Aku selalu tergantung prasangka 
hamba-Ku terhadap-Ku." 


2 EAA 


ENYA AA ET a Ae AN ha 35 
P 3 AN SAN GARA BAK en ْمَل‎ IR کال کال ر‎ 3 


LA w r 


AN GAN gata AAS ga NAN AGAN ga يَذْبهآَحَدَا‎ S ÁN sA 


NA PATHA aa : قال لمعل امن‎ aa La AS 


6952. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Abu 
Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Ada seorang laki-laki yang sama sekali belum beramal, dan ia berpesan bahwa jika Ia mati, 
agar mereka (anak-anaknya) membakarnya kemudian membuang setengah dari abunya 
(jasadnya) ke bumi dan setengah lagi ke laut seraya berkata 'Sekiranya Allah mentakdirkan 
baginya, maka Allah tentu akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah dilakukan- 
Nya kepada seorang pun.' Maka Allah pun menyuruh laut untuk mengumpulkan jasadnya, 
dan laut pun melakukannya, kemudian Allah juga menyuruh bumi untuk mengumpulkan 
jasadnya, dan laut pun melakukan. Setelah itu Allah bertanya kepada orang itu 'Apa yang 
mendorongmu melakukan yang kau lakukan? ' la menjawab, 'Ini karena takut kepada-Mu', 
maka Allah pun mengampuninya." 


PA 27 NE 8 P gr PKL ANI ر 222 هر دو و‎ 
عبد الله سمعتْعَبَدَ‎ sS JAS AN SA 


Setan IN صل‎ MEA ISI HALANG Ia ل‎ 
SEN عَبَدِي‎ EN NG ATANN بمَاقَالَ‎ 


reda b7 


PESA اور‎ 


SUNGGA; Ma,‏ رک 
فر SA‏ ذب عقر تلعب ري SIB 5 ASUS NGNE‏ 


4 و4 


GESA ASN Abn ATAA. آعَلِم عَبدِي ايهر با يعفر‎ TE 


السلا 


KER an KN AAN So I 


6953. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ishaq telah menceritakan kepada kami 
'Amru bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada 
kami Ishaq bin Abdullah aku mendengar 'Abdurrahman bin Abu 'Amrah berkata, "Aku 
mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang hamba yang melakukan dosa -atau 
dengan redaksi lain; menjalankan dosa-, lantas hamba itu berkata 'Ya Tuhanku, aku telah 
melakukan dosa --atau dengan redaksi 'telah kuperbuat'--, maka ampunilah aku'. Maka 
Tuhannya berkata: 'Hamba-Ku tahu bahwa ia mempunyai tuhan yang bisa mengampuni dosa 
dan menghukumnya, maka Aku mengampuni dosa hamba-Ku.' Kemudian orang tersebut 
tinggal berdiam diri (tidak melakukan dosa) Allah berapa lama la berdiam diri, kemudian la 
kembali melakukan dosa lagi -atau mengerjakan dosa--, lalu ia pun berkata, 'Wahai rabbku, 
aku telah berdosa -atau melakukan dosa-, maka ampunilah perbuatanku.' Maka Allah 
berfirman: '"Hamba-Ku tahu bahwa dia mempunyai tuhan yang bisa mengampuni dosa dan 
menghukumnya, maka telah Aku ampuni hamba-Ku.' Kemudian orang itu berdiam diri 
sekehendak Allah berdiam diri, kemudian ia melakukan dosa lagi -atau dengan redaksi 
menjalankan dosa-, sehingga hamba itu berkata, 'Rabbi, telah kulakukan dosa -atau aku 
berdosa-, maka berilah aku ampunan terhadapnya.' Maka Allah berfirman: 'Hamba-Ku tahu 
bahwa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumnya, maka Aku telah 
mengampuni hamba-Ku (Allah mengulanginya sebanyak tiga kali), maka hendaklah ia 
beramal sekehendaknya." 


IE alaik Tar TER SAS EA PA NYA at AE Sis 
KS قال‎ SO ira ار‎ pa FE ومام‎ AAN صل‎ ANA 


a11 


Git ML ےر تع‎ A AIA aa. ZA 7 5 5 
اا م‎ nh ka JENIS SI 33 NW يعني‎ 


2 + ور‎ A 


Jg A BEA AIR ISA ua رَعِنَدَاللَّهِ حير‎ BI Peta) 
Jem SNG T Sea PEANT يأو قال آلإشکندر‎ ER p” 

۶ ر‎ 3, - 5 KANA ZA 
senen SENI alé ا اروف يوم‎ Sa aa EA 


r 


an A FENE‏ ا DA‏ قَرَقَمِتَكَقَالَقَمَا 


TA 
EN 


PEA 


BAPER BIKE Mp 5353 AA MA ELIA Pa 


Z 
Cu 
h 


م ا سس Ge?‏ 507 371 ا 56 -é‏ ر UKG KPA, 2 ANGEL‏ 222 م 
AIR SMS FA as SA HE‏ س AA IS‏ وَكَالَ Ta‏ 


PNS iki و قال لم‎ Ika 3g WARS IE, 


6954. Telah menceritakan kepada kami "Abdullah bin Abu Al Aswad telah menceritakan 
kepada kami Mu'tamir aku mendengar Ayahku telah menceritakan kepada kami Oatadah 
dari 'Ugbah bin Abdul Ghafir dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
menceritakan tentang seseorang pada masa lampau atau orang sebelum kalian -nabi 
meneruskan bicaranya-. Orang itu Allah beri harta dan anak, maka dikala ia wafat, ia berkata 
kepada anak-anaknya, 'Hai anak-anakku, bagaimana keadaanku selaku ayah bagi kalian? ' 
anak-anaknya menjawab, 'Engkau adalah sebaik-baik ayah." Abu Said berkata, 'Orang tadi 
merasa bukan orang baik (orang shalih di sisi Allah), sehingga ia punya prasangka jika Allah 
mentakdirkan, pasti Dia menyiksanya. Orang tadi meneruskan bicara, 'Kalaulah aku mati 
nanti, maka bakarlah aku hingga menjadi arang, lalu tumbuklah aku -sedang Iskandaria 
berkata dengan redaksi 'Jika angin berhembus kencang'-, maka taburkanlah abuku dalam 
angin itu." Lantas Allah Azza wa Jalla berfirman: 'Jadilah engkau', tiba-tiba orang itu kembali 
utuh seperti sedia kala. Maka Allah bertanya: 'Hai hamba-Ku, apa yang mendorongmu 
berbuat seperti yang kau lakukan? ' Si hamba tadi menjawab, 'Yang demikian karena aku 
betul-betul takut terhadap-Mu, atau gelisah dari-Mu.' Sehingga Allah tidak menyayangi 
orang itu selain karena ketakutan orang itu kepada-Nya." Pada kali lain Rasulullah bersabda: 
"Tidak ada dorongan bagi orang itu berbuat yang demikian selain karena ketakutannya." 
Maka hadis ini kuceritakan kepada Abu Utsman, lantas ia berkata, 'Aku mendengar hadis ini 
dari Salman, hanya ia menambahi redaksi "Tolong taburkanlah abuku di lautan atau 
sebagaimana yang ia ceritakan.' Telah menceritakan kepada kami Musa telah menceritakan 
kepada kami Mu'tamir dan berkata dengan redaksi, "tidak mengharapkan kebaikan'. Sedang 
Khalifah berkata, 'telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dengan redaksi 'lam yabta'iz', 
yang ditafsirkan oleh Oatadah dengan makna I'am yaddakhir', tidak menyimpan'." 


Bab: Dialog Allah bersama para nabi dan selain mereka pada hari kiamat 
KS EA JEANS PUASA En USIA PA PSA 


AELA atA 574 Pa DANA SA Car EKSA 33‏ رار س 
NG) I) 5 Kara NGABA JH NAN‏ كان یوما لتِيَامَةُ شفْعَت فقلت يارب 


NANA DANA APA, pak J3 Pa NABA peng San Ja 


PEEN صابع رسو ل‎ id) AAN Kg 


6955. Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Rasyid telah menceritakan kepada kami 
Ahmad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin 'Iyyasy dari Humaid 
berkata, "Aku mendengar Anas radliyallahu'anhu berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Jika hari kiamat tiba, maka aku diberi syafaat, lantas aku berkata: 
'Wahai rabb, tolong masukkanlah ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya masih ada 
sebiji sawi iman.' Lantas mereka pun masuk, kemudian aku berkata: 'Masukkanlah dalam 
surga siapa saja yang dalam hatinya ada iman sekalipun dalam tingkatan paling rendah." 
Anas berkata, "Seakan aku melihat jari-jari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


Da MAKER كال‎ GAN Pn Siang an aa اه‎ Pele ria 
FENTOS; AM IG a Ma PARS 
UNANG a قاعدعَل فر‎ UBS َاسْكَا‎ LA صي‎ BEA o 233 a 


IS ISI AMAL EL GAS PAGI eat pa eni 
DA | 2*2 574 pagi KN ZA Ag. ap ده و 8 ك »ميال‎ 
JÊNG KAA GG) NG ga EN GARA SIA عَنْحَدِيثتٍ التَّقَاعَدَكَقال‎ 


2 .2 217 gi NO (TN Ca Ea MA Pa 4 AK PA 22 A 27 
اهم‎ gka, UE ji e Ss 


abar‏ < 2 م TANG‏ م برعو ر 
Ada a‏ کان 5زنر اهم کیشر يو لدت ها و Ne asa IA ab‏ نه GAS‏ 
abr - a A0 00 a >f A 7‏ ر ع ل وور A - Led‏ 2 


Jade ui) o Sala at 212A بِمُحَمَّدِصَل اله‎ -é AE 2 Sea 5 
A ر چو‎ 


An bak ر‎ aab Nga NG وَمُلْهِمُنِي مَحَامِدَأَحمَدْ‎ Ja 33 


ماك 


8 


E E 03 EA 
Kana A D aA ua 
NGA HO a Nad مام‎ FSE 


E وس ل قط‎ Sa Au 


r LA LA 
A f. 2% 


IELA و‎ 3 AA 1 2 2 - -2 2 04 2 A 2. za 
á 4 A و2‎ 


Mi Kasian اش‎ AS is pang 


P 


A A 
A 


NUN en sê 


4 
e 


14 


95 


ف 


w 


< P A 58 
ada Nang AG BALI a تي متي‎ AG AAK KN ABA 


A 


3133131 


یاد 


ANE Men SG USG JÊNG aa Bobol pas ES 5 as Jika 
NA PSS مما‎ Sin PAN AL sa Pakan 
apn eba Na ja NG aka KAL 


KAJANG 5 Naba AN ba ISS a 


fa LA ص‎ & 56 KA, 2 دم و4‎ PAKA 
GA pan a NG Sta SA AN NE Kia ping Ken و هو مي‎ SI 


A <i PE Fa A Lu tak A Cí 0 قا‎ x 
ESS a Sii AN 3 SIN jas APA JAWAH jea 


A A 
NA 


KN SIA BN AAA SERA JA Alt MBA AW PA Ae 


4 
u ANA رعو و‎ GA 


IE 335653 KANAN VISI NIHAN; akad jas 


redi 


AI abs 26153‏ مهام ن قال إا 


A 


6956. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ma'bad bin Hilal Al 'Anazi berkata, "Kami, 
orang-orang penduduk Bashrah, berkumpul dan pergi menemui Anas bin Malik, lalu kami 
pergi bersama Tsabit Al Bunani dengan tujuan bertanya tentang hadis Syafaat. Tidak tahunya 
Anas bin mlik dalam berada istananya, lalu kami temui beliau tepat ketika ia sedang shalat 
dluha. Kemudian kami meminta ijin dan ia pun memberi ijin yang ketika itu ia tengah duduk 
di atas kasurnya. Maka kami berkata kepada Tsabit, 'Jangan kamu bertanya kepadanya 
tentang sesuatu sebelum hadis syafaat.' Lantas Tsabit bertanya, 'Wahai Abu Hamzah, kawan- 
kawanmu dari penduduk Bashrah datang kepadamu untuk bertanya tentang hadis syafaat.' 
Lantas Anas berkata, "Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam telah menceritakan kepada 
kami, beliau bersabda: "Jika hari kiamat tiba, maka manusia satu sama lain saling 
bertumpukan. Mereka kemudian mendatangi Adam dan berkata, 'Tolonglah kami agar 
mendapat syafaat Tuhanmu.' Namun Adam hanya menjawab, 'Aku tak berhak untuk itu, 
namun datangilah Ibrahim sebab dia adalah khalilurrahman (Kekasih Arrahman).' Lantas 
mereka mendatangi Ibrahim, namun sayang Ibrahim berkata, 'Aku tak berhak untuk itu, coba 
datangilah Musa, sebab dia adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah (kaliimullah)." Mereka 
pun mendatangi Musa, namun Musa berkata, 'Saya tidak berhak untuk itu, coba mintalah 
kepada Isa, sebab ia adalah roh Allah dan kalimah-Nya.' Maka mereka pun mendatang Isa. 
Namun Isa juga berkata, 'Maaf, aku tak berhak untuk itu, namun cobalah kalian temui 
Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam.' Mereka pun mendatangiku sehingga aku pun 
berkata: "Aku kemudian meminta ijin Tuhanku dan aku diijinkan, Allah mengilhamiku dengan 
puji-pujian yang aku pergunakan untuk memanjatkan pujian terhadap-Nya, yang jika puji- 
pujian itu menghadiriku sekarang, aku tidak melafadkan puji-pujian itu. Aku lalu tersungkur 
sujud kepada-Nya, lantas Allah berfirman "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, 
katakanlah engkau akan didengar, mintalah engkau akan diberi, mintalah keringanan engkau 
akan diberi keringanan." Maka aku menghiba "Wahai tuhanku, umatku-umatku.' Allah 
menjawab, 'Berangkat dan keluarkanlah dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih 
terdapat sebiji gandum keimanan.” Maka aku mendatangi mereka hingga aku pun 
memberinya syafaat. Kemudian aku kembali menemui tuhanku dan aku memanjatkan puji- 
pujian tersebut, kemudian aku tersungkur sujud kepada-Nya, lantas ada suara 'Hai 
Muhammad, angkatlah kepalamu dan katakanlah engkau akan didengar, dan mintalah 
engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat." Maka aku berkata, 
'Umatku, umatku, ' maka Allah berkata, 'Pergi dan keluarkanlah siapa saja yang dalam 
hatinya masih ada sebiji sawi keimanan, ' maka aku pun pergi dan mengeluarkannya. 
Kemudian aku kembali memanjatkan puji-pujian itu dan tersungkur sujud kepada-Nya, lantas 
Allah kembali berkata, 'Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan 
didengar, mintalah engkau akan diberi, dan mintalah syafaat engkau akan diberi syafaat." 
Maka aku berkata, 'Wahai tuhanku, umatku, umatku.' Maka Allah berfirman: 'Berangkat dan 
keluarkanlah siapa saja yang dalam hatinya masih ada iman meskipun jauh lebih kecil 
daripada sebiji sawi, ' maka aku pun berangkat dan mengeluarkan mereka dari neraka." 
Tatkala kami pulang tempat dari Anas, aku katakan kepada sebagian sahabat kami, 'Duhai, 
sekiranya saja kita melewati Al Hasan -yang dia menyepi di rumah Abu khalifah-'. Lantas 
kami menceritakan kepada Al Hasan dengan apa yang telah diceritakan Anas bin Malik 
kepada kami. Selanjutnya kami pun menemuinya dan kami ucapkan salam, ia mengijinkan 


kami dan kami katakan, 'Wahai Abu Sa'id, kami datang menemuimu setelah kami kembali 
dari saudaramu, Anas bin Malik. Belum pernah kami lihat sebagaimana yang ia ceritakan 
kepada kami tentang syafaat.' Lantas ia berkata, 'Heiih.' Maka hadits tersebut kemudian 
kami ceritakan kepadanya (Al Hasan), dan berhenti sampai sini. Namun ia berkata, 'Hei...! 
Hanya sampai situ? ' Kami jawab, 'Dia tidak menambah kami daripada sekedar ini saja." 
Lantas ia berkata, "Sungguh, dia pernah menceritakan kepadaku itu -secara sempurna- 
kepadaku sejak dua puluh tahun yang lalu, aku tidak tahu apakah dia lupa ataukah tidak suka 
jika kalian kemudian pasrah." Kami lalu berkata, "Wahai Abu Sa'id, tolong ceritakanlah 
kepada kami! ' Al Hasan kemudian tertawa seraya berkata, "Sesungguhnya manusia dicipta 
dalam keadaan tergesa-gesa. Saya tidak menyebutnya selain saya akan menceritakannya 
kepada kalian. Anas telah menceritakan kepadaku sebagaimana dia ceritakan kepada kalian. 
Nabi berkata: "Kemudian aku kembali untuk keempat kalinya, dan aku memanjatkan dengan 
puji-pujian itu kemudian aku tersungkur sujud dan diserukan, "Wahai Muhammad, angkatlah 
kepalamu, ucapkanlah engkau didengar, mintalah engkau diberi, dan mintalah syafaat 
engkau akan diberi syafaat, ' maka aku berkata, "Wahai Tuhanku, ijinkanlah bagiku untuk 
orang-orang yang mengucapkan La-llaaha-lllallah! ' Maka Allah menjawab, 'Demi kemuliaan, 
keagungan dan kebesaran-Ku, sungguh akan Aku keluarkan siapa saja yang mengucapkan 
Laa-llaaha-lllallah." 


يي داس 2م ووه م کے رو 2۸( و وو 2 2ر PI KAA a222 Ñ‏ ر Pe L2‏ 
CS‏ محمد Ii a‏ حدثتاعبيد HEM Ka AAA SAN‏ عَبِيدة 


JEN JAN LAN KKN YAN AT) la sal M án feá sélé 


l2 


ANGGANA DEE س ا ر‎ RKT 2 2x bor Tg - Ns 24 A 
Mal) PASS AN 3 SI RELA JUS BA AA ae PJ ya 


2 sAn 1+ ALA AL KT Aan TA س ر‎ b a 
مِرَارِ‎ BABA JM WENI KPG ات فكل ذلك يُعيد‎ AE 
6957. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid telah menceritakan kepada 


kami 'Ubaidullah bin Musa dari Israil dari Manshur dari Ibrahim dari 'Abidah dari 'Abdullah 
berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Manusia yang terakhir kali 
masuk surga dan terakhir kali keluar dari neraka adalah seseorang yang keluar dengan 
merangkak, lantas tuhannya berkata, 'Masuklah kamu dalam surga." Orang tersebut 
kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, surga sudah sesak! ' Allah mengulangi firman-Nya 
hingga tiga kali, namun si hamba terus menjawabnya dengan mengatakan 'Surga sudah 
penuh'. Maka Allah berfirman: 'Sesungguhnya surga bagimu seperti dunia dikalikan 
sepuluhnya.' 


ر ا وو و و ملاع - و AR Ka‏ ماو بوبه مم عد س و ASUS‏ 
an yA‏ ا ل ا لال 
NG‏ اسمن ihig BELA jas PALEE 0 a saba ka sa zie ZA‏ 


SAN 


PA A 


BESERTA AN DA شأ‎ TA WAN Dera 31 
EROPA PE عَمرُو‎ pa 3 ENDAH B3 EM sangi sái ANI 
kab aa ea 


6958. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Hujr telah memberitakan kepada kami 3 
bin Yunus dari Al A'masy dari Khaitsamah dari 'Adi bin Hatim berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak 
bicara oleh tuhannya dengan tanpa juru penerjemah, saat ia melihat sebelah kanannya maka 
ia tidak melihat selain amalnya yang pernah dilakukan, saat ia melihat sebelah kirinya maka 
ia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan sebelumnya, dan saat ia lihat depannya 
maka melihat selain neraka di depan mukanya. Maka jagalah kalian dari neraka walau hanya 
dengan separoh biji kurma." Al A'masy mengatakan, "Dan telah menceritakan kepadaku 
'Amru bin Murrah dari Khaitsamah semisalnya, dan ia tambahi dengan redaksi, "Walaupun 
hanya dengan kata-kata yang baik'." 


Dea 5. AACE >‏ يو Ge NE Ea DE AGE) yati‏ اله 
عن قال ALA‏ من HAN‏ د قال AS GEMA Jas Sena‏ ا 


2 ar A NUT 1613 Bo Ba و و‎ 


JAE KAA EA إِصَيَعوَ‎ KAA sal 


P 


LAN 


A 04 PA 


SEN: 50 مكحاو‎ PÉN يَضْحَكُحَنَّى‎ ala yee NABA JAG 
EP IFA SAN 333 jalasa ZA) 


6959. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada 
kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari 'Abidah dari 'Abdullah radliyallahu'anhu berkata, 
"Seorang biarawan Yahudi datang dan berkata, 'Jika hari kiamat terjadi, maka Allah 
meletakkan langit di atas jari-Nya, dan tujuh lapisan bumi juga diletakkan di atas jarinya dan 
air, bintang juga di atas jari, dan seluruh makhluk yang ada juga di atas satu jarinya, 
kemudian Allah menggetarkan mereka seraya berkata: 'Aku adalah Sang raja, akulah sang 
raja! ' Dan kulihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tertawa hingga kelihatan gigi gerahamnya 
sebagai pertanda takjub dan membenarkan ucapannya. Kemudian Nabi 
Shallallahu'alaihiwasalam membacakan firman Allah: '(Dan mereka (orang-orang Yahudi) 
tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sebenarnya) hingga ayat '(dari apa 
yang mereka persekutukan) ' (Qs. Azzumar: ayat 67). 


< 


PAGATE‏ 33 عن قاد عن ضفو اين م ر اور جلاسال او غم کیت ف 
ASA B yaaa KaU IP LAS net a? - 23 212A Pa‏ 
í A3‏ يقو AN‏ ىقال يدو SA‏ مِنْرَيَهِحَنَّى يَصَعَْ كُتَقَهُعَلَيَه 


AG A 2 وا ر‎ A 


SEA KISI ASUS 3S Bukaan kata ian SAY á 


PEN RAI ISAT الَيَوَمَوَكَالَ‎ SAH Ta maa 
yaa DI ALS ah sa os 


6960. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abu 
'Awanah dari Oatadah dari Shafwan bin Mukhraz, bahwa ada seorang laki-laki bertanya Ibnu 
Umar, "Bagaimana engkau mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda 
tentang bisikan?" Ibnu Umar menjawab, 'Salah seorang di antara kalian mendekati tuhannya 


hingga Allah meletakkan dekapannya kepadanya dan berujar, 'Bukankah engkau telah 
melakukan demikian? ' Maka si hamba tadi berkata, 'Benar.' Allah lantas berkata lagi, 
'Bukankah engkau melakukan yang demikian-demikian? ' Si hamba tadi menjawab, 'Benar, ' 
dan dia mengakuinya. Kemudian Allah berkata, "Sesungguhnya aku telah menutup dosa-dosa 
itu bagimu di dunia, dan hari ini aku mengampuninya bagimu'." Sedang Adam berkata, telah 
menceritakan kepada kami Syaiban telah menceritakan kepada kami Oatadah telah 
menceritakan kepada kami Shafwan dari Ibn "Umar berkata, 'Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Allah berbicara dengan Musa secara langsung) 


2 ma r # 0 انب‎ 2 
A DANA GA ái SAS ENI SG ES SA 


LA 
“AZ | 


SANE SAPA موسىققال موب‎ gas) Nas ا‎ Aa Ag 


PANAS 


6961. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits telah menceritakan kepada kami Ugail dari Ibn Syihab telah menceritakan kepada kami 
Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Adam dan Musa berbantah-bantahan pada hari kiamat, Musa berkata kepada 
Adam, 'Engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari surga! ' Sedang Adam 
berkata, 'Engkau Musa, yang Allah telah memilihmu dengan risalah-Nya dan kalam-Nya, 
engkau mencelaku atas sesuatu yang telah ditakdirkan bagiku sebelum aku dicipta! ' Maka 
Adam lah yang mengalahkan Musa." 


AAN رشو‎ NGGAE rr Taasis 
یځتامنمکانتاهَدًا‎ 18633 Ji Kanit nan kang da sale KAWA 


Ark ر‎ ST 


wA ر ار اما عه‎ 8 Di gg 9 2 Ai Pa ع‎ 
SAMA SAB SN US Á SAS ih SS 


P PA 
AA WML A CAEI SNG, * e WENANG 
MA akah WIS Kb ست هتا کم‎ gi ea 


6962. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas radliyallahu'anhu berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang mukmin dikumpulkan pada 
hari kiamat dan berkata, 'Duh sekiranya kita bisa meminta syafaat untuk kami kepada tuhan 
kami, sehingga Allah bisa memberi kenyamanan bagi kami dari tempat kami ini.' Lantas 
mereka mendatangi Adam seraya berkata, 'Hai Adam, engkau adalah nenek moyang seluruh 
manusia, Allah telah menciptamu dengan tangan-Nya, Allah telah menyuruh para malaikat 
untuk sujud kepadamu, dan Dia mengajarimu nama-nama segala sesuatu, maka mintalah 
syafaat untuk kami kepada Tuhan kami sehingga Allah bisa memberi kenyamanan bagi kami.' 
Maka Adam berkata, 'Aku tidak berhak melakukan itu untuk kalian, ' lantas Adam 
menceritakan kesalahan yang pernah dilakukannya." 


Ma MESIN KE يك بن‎ A ANA AAN Ae esis 


A 


erl ZA A 


BIS ENE KANGA aa Lah لج من مسجد‎ nga KANAN بِرَسُو‎ NG يفول‎ 


ra 


Fa Aa -‏ اسم A‏ 
ڍو يو ى DU PA‏ المج دِالْحرام كال AR‏ م ُو PAN aa plan ING‏ 
ر ورور ر رد 


MEA يرىقلبەو‎ sas IA. SANA sis 
Pakis قو ضَعْو‎ Da is Je o ا کک‎ 


RA Mr اذو على‎ 


24 


Pa, m II ال‎ 


LA 
4 32915 قا‎ 


Kena CA مَعَكَكَالَمَعِيَ‎ a مَنَهَذَاقَقَالَ جر يل قالى‎ KAN JAWA si 


Seng i AUas KAN JAAN: KAN Jala setan KEKS PING 36 
عيدو رَدَعَلَيّهِ آم‎ data Ma A kah له جير‎ BSA 3 5 YAH 
JBL po ACEA EEES وال مر حاو‎ 
KIE AN بتر‎ BNN LAN وف‎ AAA صر‎ SANG Per 
GEN UH abadi GAGAH SENG ا وو‎ 

NK SAN NS IS, DI Ms 
SEN, hoiii áar s Aaja A 

KA la PAS NENG LN NA lag LAN, 
ANA ج بإ ل‎ EPA Ji IA ag SEA JA JUS 


A 
NYAGA RATA 12 اكور‎ MEREK لاي - | ارم‎ AA ل‎ BEE NG TAN ANG 
LA 


AA NG Nad 


A 


قر + 


Spa Kabag هارو 5ق الرَابعةو حر‎ Aa BI ALS 3G 
1 


L 93 عر کر م ر و رر‎ PANG Kh 
4 يوقو‎ EPA PN PAI Jakó السَادِسَدَوَمُومَىفي السَّابِعَةِ‎ 


g 


DE fds Ss A3 SUS چا ى‎ 


GELAP وم و‎ SA Ea ISA ES 128 


2 9و TG ag‏ ی ا ما دس ر وروت ر 
موسىقاحتبسەمو A ME NASA ENAA‏ رَبَكْقالَعَهِد لي سينَصَلاة كل يَوَءوَليَّلةٍ 


A 


NGANG as BEAN pls YAA 5136‏ صل satel‏ سكم ل 
NG JENIS LSN SN ape) NG IS ES Ja Ao‏ وهو SEA‏ 
SAMA, Aa sk‏ وَصَعَعَنْهُعَسْرَ PA AS‏ جى مو سى BAN‏ 
EN AL a gas AI‏ صَلَوَاتِ ht PER‏ 
BALAK SAN PL na NE Aa Hah SESI TAN SA‏ 


2 


BN Jo NE ss َلك‎ JE OPOE ATEEN 
A 
PA el َعَدُعِنَدَ‎ Ada Ar NG SA sae naa) Jo Andalas 


“NX 


Not MA GA g2 < 227 KB A و اوور ر ور ھور ٤و ر‎ A 2a 
مَحَفْفَحَنَاقَقَالَالْجَبَارُيَامُحَمَّدْكَالَلبَيَكَ‎ A aLa RE صحفا ءا جاده و قل و بم و‎ 
ر ور‎ 2 P ر £ ر ص در‎ A TT 
panas Koni GIS BUS GA NIAS an 
A 


LA 
Sak NGGEN Ya ANE KOE خش‎ NIS gi ga WÉ 
ba 1 pa kit id rata 


- - A 2o 4 


Ar عمع‎ 1 1 2 PREA E ag As Zot 2*2 $ < عم‎ 
WAE Ialah ESA أمَتا ا قال مو سى قد‎ E 


Tai 


AR ga Pala ALAN LAI کو فار جل رَيَكََلَيْحَفَفَعَمَكَأَيَصَاقَالَرَسُو‎ A 


ايمر SIA LAI‏ اسقط وه Admin‏ ام 


6963. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah telah menceritakan 
kepadaku Sulaiman dari Syarik bin Abdullah berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik 
berkata, "Tatkala Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diisra'kan dari masjid Ka'bah, beliau 
didatangi oleh tiga orang -yang ketika itu beliau belum menerima wahyu- ketika di masjidil 
haram. Laki-laki pertama berkata, 'Mana orangnya? ' Laki-laki kedua berkata, 'Itu, orang 
terbaik di antara mereka! ' Lantas laki-laki ketiga berkata, 'Ambillah orang terbaik mereka”, 
pada malam itu beliau tidak bisa melihat mereka bertiga. Hingga pada malam berikutnya 
mereka mendatangi beliau lagi, yang ketika itu hati (beliau) melihat, mata beliau tidur 
namun tidak untuk hatinya. Demikian pula para nabi, mata mereka tertidur namun hati 
mereka tidak tidur. Para malaikat itu tidak mengajak bicara beliau hingga mereka membawa 
dan meletakkan beliau di sisi sumur zamzam, Jibril lantas memimpin mereka untuk 
menyucikan nabi. Jibril kemudian membelah antara tenggorokan beliau hingga pangkal 
lehernya, sampai dadanya dan perutnya. Jibril kemudian memandikan beliau dengan air 
zamzam dengan tangannya hingga sampai pada bagian perut, setelah itu didatangkanlah 
bejana besar dari emas yang di dalamnya ada bejana yang terbuat dari tanah liat dari emas 
yang diisi dengan keimanan dan hikmah. Dengannya, Jibril mengisi dada dan urat-urat 
kerongkongannya lalu menjahitnya kembali. Kemudian Jibril membawanya ke langit dunia 
dan ia ketuk salah satu pintunya sehingga penghuni langit bertanya, 'Siapakah ini? ' Jibril 
berkata, 'Para malaikat bertanya, 'Siapa yang bersamamu? ' Jibril menjawab, 'Bersamaku 


Muhammad." Penghuni langit bertanya, 'Dia telah diutus? ' Jibril menjawab, 'Benar.' 
Penghuni langit lalu berkata, 'Selamat datang, selamat atas kunjungannya.' Maka penghuni 
langit sedemikian bergembira, mereka tidak tahu apa yang Allah inginkan terhadap diri 
Muhammad di muka bumi, hingga Allah memberitahu mereka. Lantas di langit dunia nabi 
bertemu Adam, Jibril memperkenalkan kepada beliau, 'Ini adalah ayahmu, Adam. 
Ucapkanlah salam kepadanya. Dia (Muhammad) lalu mengucapkan salam yang kemudian 
dijawab oleh Adam seraya, 'Selamat datang, selamat berkunjung wahai anakku, sungguh 
engkau anak yang terbaik.' Ternyata di langit dunia ada dua sungai yang mengalir, Nabi 
Muhammad bertanya, 'Dua sungai apa ini wahai Jibril? "Jibril menjawab, "Ini adalah Nil dan 
Eufrat.' Kemudian Jibril terus membawa Nabi ke langit, tiba-tiba ada sungai lain yang di 
atasnya ada istana dari mutiara dan intan, Nabi memukulnya dengan tangannya, tiba-tiba 
baunya seperti minyak wangi adlfar. Nabi bertanya, 'Ini apa wahai Jibril? ' Jibril menjawab, 
Ini adalah telaga al Kautsar yang sengaja disimpan oleh Tuhanmu untukmu.' Kemudian Jibril 
membawanya naik ke langit kedua, dan malaikat bertanya kepadanya seperti yang 
ditanyakan malaikat pada langit pertama. Mereka bertanya, 'Siapa ini? ' Jibril menjawab, 'Ini 
Jibril." Mereka bertanya lagi, 'Dan siapa ini yang bersamamu? ' Jibril menjawab, 'Muhammad 
shallallahu 'alaihi wasallam." Mereka bertanya, 'Apakah dia telah diutus? ' Jibril menjawab, 
'Benar.' Malaikat (langit tersebut) lalu berkata, 'Selamat datang, selamat atas kunjungannya.' 
Jibril kemudian membawanya naik ke langit ketiga dan para malaikat bertanya kepadanya 
sebagaimana yang ditanyakan malaikat di langit pertama dan kedua, kemudian Jibril 
membawanya naik ke langit keempat, dan mereka bertanya seperti halnya pertanyaan 
malaikat sebelumnya, setiap langit berisikan para nabi yang Jibril sebutkan nama-namanya. 
Dan seingatku di antara mereka ada Idris di langit kedua, Harun di langit keempat, dan lain di 
langit ke lima yang aku tak hapal namanya, Ibrahim di langit keenam, dan Musa di langit 
ketujuh karena diberi kelebihan bisa berbicara langsung dengan Allah. Lantas Musa berkata, 
'Wahai Rabb, setahuku tak ada orang yang lebih ditinggikan daripada aku, ' kemudian Jibril 
membawanya naik di atas kesemuanya yang tidak satupun yang tahu selain Allah hingga tiba 
di Sidratul Muntaha. Kemudian Jibril mendekati Allah, Al Jabbar, Rabb pemilik kemuliaan, 
Nabi terus mendekat hingga jarak antara keduanya sebatas dua busur panah atau lebih 
dekat lagi, dan Allah memberinya wahyu, yang di antara wahyunya, Allah mewajibkan lima 
puluh kali shalat untuk umatmu (Muhammad) siang-malam. Kemudian Nabi turun hingga 
bertemu Musa, Musa menahannya dan berkata, 'Hai Muhammad, apa yang diikrarkan 
Tuhanmu kepadamu? ' Nabi menjawab, 'Allah mewajibkan aku untuk mendirikan lima puluh 
kali shalat sehari semalam." Musa berkata, 'Umatmu tak bakalan kuat melakukan sedemikian 
itu, kembalilah kamu agar Tuhanmu memberi keringanan untkmu dan umatmu.' Maka Nabi 
menoleh ke Jibril seolah-olah meminta saran tentang saran Musa, dan Jibril memberi isyarat, 
'Silahkan, kalau kau berkenan.' Maka Jibril kembali menaikannya ke Allah Yang Maha Jabbar 
yang ketika itu masih berada di singgahsana-Nya, Nabi katakan, "Wahai Rabb, berilah kami 
keringanan, sebab umatku tak bakalan mampu melakukan shalat lima puluh kali dalam 
sehari! ' Lantas Allah mengurangi sepuluh kali, dan Nabi kembali bertemu Musa dan Musa 
menahannya, Musa terus-menerus membujuknya agar Nabi menegoisasi ulang kepada 
Rabbnya, sehingga Allah hanya mewajibkan lima kali shalat sehari-semalam. Musa kemudian 
menahannya ketika kewajiban shalat tinggal lima, Musa mengatakan, 'Hai Muhammad, 
pernah aku membujuk Bani Israil, kaumku, untuk suatu yang lebih rendah daripada ini 
namun mereka meninggalkannya, padahal umatmu lebih lemah fisiknya, badannya, hatinya, 
pandangan dan pendengarannya, maka temuilah kembali Rabbmu agar Dia memberi 
keringanan.' Dan atas semua instruksi itu, Nabi menoleh kepada Jibril untuk memberi saran, 
namun Jibril tidak membenci atas itu semua. Lantas Jibril kembali membawanya naik untuk 


kali kelima, lalu Nabi berkata, 'Ya Rabb, umatku adalah orang-orang lemah fisiknya, hatinya, 
pendengarannya, pandangannya, dan badannya, maka berilah kami keringanan.' Allah Yang 
Maha Jabbar menjawab, 'Hai Muhammad! ' Nabi menjawab, 'Aku penuhi panggilan-Mu.' 
Allah meneruskan firman-Nya, 'Sesungguhnya tidak ada lagi pergantian titah-Ku 
sebagaimana Aku wajibkan atasmu dalam ummul kitab.' Allah meneruskan titah-Nya, setiap 
satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya, maka lima kali shalat itu tercatat lima puluh kali 
dalam ummul kitab, sekalipun hanya dilaksanakan lima kali olehmu." Maka Nabi kembali 
menemui Musa dan Musa bertanya, 'Apa yang telah kamu lakukan? ' Nabi menjawab, 'Allah 
betul-betul telah memberi kami keringanan, karena setiap kebaikan dibalas sepuluh kali 
lipatnya.' Musa berkata, 'Demi Allah, aku pernah membujuk bani israil untuk yang lebih 
remeh daripada itu namun mereka meninggalkannya, maka kembalilah kau temui Tuhanmu 
agar Dia memberi keringanan terhadapmu.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menjawab, 'Hai Musa, demi Allah, aku telah malu kepada Tuhanku terhadap protes yang 
kulakukan terhadap-Nya.' Musa pun berkata, 'Baik kalau begitu, silahkan engkau turun 
dengan nama Allah.' Maka Nabi bangun (tidur) yang ketika itu beliau di Masjidil Haram." 


Bab: Dialog Allah bersama penghuni surga 


Pera 2 IN 3 A Sa gA ابن‎ PALA دتا يی ک5 بعس‎ 


4 


BEN AAN AS AE SANA 555 KANA 
KANA 4 s2 A AK 12 
NG 35 NANG HAN ng JA AS PHE Ih 


25 AA 04 e sg KAWAK NA 

Nya jab a NYI jab ali > أَعَطَيّتَنَامَالَمتْعَطٍ أَحَدَّامِنَ‎ BON 
NANG 2 Arae AR ا و‎ A صل‎ 
HI قلاط‎ yan AE لم نلك يفو لآ جل‎ SA لو يار ب و‎ AS 
BA 


6964. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku 
Ibn Wahb berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin 
Yasar dari Abu Sa'id Al Khudzri radliyallahu'anhu berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah memanggil penduduk surga, 'Hai penduduk surga! ' Mereka menjawab, 
'Baik, kami penuhi panggilan-Mu, dan seluruh kebaikan berada di tangan-Mu! Allah 
meneruskan, 'Apakah kalian telah puas! ' Mereka menjawab, 'Bagaimanakah kami tidak puas 
wahai Rabb, sedang telah Engkau beri kami sesuatu yang belum pernah Engkau berikan 
kepada satu pun dari makhluk-Mu! Allah kembali berkata, 'Maukah Aku beri kalian suatu 
yang lebih utama daripada itu semua? ' Mereka balik bertanya, 'Ya Rabb, apalagi yang lebih 
utama daripada itu semua? ' Allah menjawab, 'Sekarang Aku halalkan untuk kalian 
keredlaan-Ku, sehingga Aku tidak marah terhadap kalian selama-lamanya! ' 


r 


0 MA gl Kw 2 و دص‎ r ر يم‎ so. ر ابر‎ r Ah ر يم‎ 
ANE ANE BE JG MN aa e 


Z 2 


N 


LAN 


3 sóba JAN ya Ni PA POR Li MESIN CA IA و‎ ag das 2 


ag A 


es LA ja لَسَتَّفِيمَاسْكَتكَالَ ب‎ : adu 55) 
AL SIR PAKA SŠ GELAS انهو استواۇ ەو‎ 


Z A Ld 


D. SERA LS 3 شيا‎ ANA سول‎ SENA NGE 
KN َصَحِكَرَسُو‎ a 


6965. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada 
kami Fulaih telah menceritakan kepada kami Hilal dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Hurairah, 
bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam suatu hari menyampaikan hadis sedang di sisinya 
ada seorang arab badui: "Ada seorang penduduk surga meminta ijin Tuhannya untuk 
menanam. Allah berujar, 'Bukankah engkau diperkenankan sekehendakmu! ' Orang tersebut 
menjawab, 'Memang, namun aku ingin menanam! ' Orang itu kemudian bergegas menabur 
benih, dan ujung-ujung tanamannya sedemikian cepat tumbuh, juga perkembangbiakannya, 
sehingga ia juga cepat memanen, yang himpunan panenannya sebesar gunung. Kemudian 
Allah berfirman, 'Silahkan kau ambil hai Anak adam, sungguh tak ada sesuatu yang 
menjadikanmu puas! ' Maka si arab badui berkata, "Wahai Rasulullah, (jika demikian) tidak 
akan engkau temukan seperti orang ini selain dari Quraisy atau orang anshar, sebab mereka 
hobi bercocok tanam, adapun kami, tidak suka bercocok tanam! Rasulullah pun menjadi 
tertawa." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi 
Allah) 


Prana‏ ی ور و A‏ 253 د وا جور 
Adab SAN ia ja PSA yan EA SA‏ 
je? CN APA‏ 
AF A‏ ^ و م3 و 1 ديرا" ر Pa P hA MAA‏ 2 
لِك لَعَظِيقلَثُ م KA AJ PEN anal SESI: KACA ANG sié‏ درا بحليلة جار 3 
Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami‏ .6966 
Jarir dari Manshur dari Abu Wail dari 'Amru bin Syurahbil dari 'Abdullah berkata, "Pernah‏ 
aku bertanya Nabi Shallahu'alaijiwasallam, dosa apa yang paling besar di sisi Allah?" Nabi‏ 
menjawab, "Engkau menjadikan tandingan untuk Allah, padahal Dialah yang menciptamu."‏ 
Aku lalu berkata, "Jika demikian berarti itu memang perkara besar!" kemudian aku bertanya‏ 
lagi, 'Lalu apa lagi? ' Nabi menjawab: "Engkau membunuh anakmu karena kamu khawatir‏ 
akan makan bersamamu." Kemudian saya bertanya, "Lantas apa lagi?" Nabi menjawab:‏ 
"Engkau berzina dengan isteri tetanggamu."‏ 


Ka 
ر سر ر رد و‎ Pd - 2. a 


AA EGA MEA WANA Aka ASING ala sat : 


A 


Bab: Firman Allah Ta'ala: {Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari 
kesaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu} 


22 AAA 


KEM AN عَنْعَبدِ‎ Ka ES ya و‎ DA an La A bea ILK Pa 
ن م ليه قفد قو بم م قال‎ AAS K3 EE SE NA EN عند‎ ANIS 


فرت 


2 


2 A |2447 وو ا و و‎ AKA عم ار و‎ KPA 
SPAN وَقَالَ الك‎ BN Ns a ك تقو لقال الک‎ 

ABE AN 3 KS KESAN ISA, Ke an HA sa 
اليه‎ S3 PEN SALA Ha 


6967. Telah menceritakan kepada kami Humaidi telah menceritakan kepada kami Sufyan 
telah menceritakan kepada kami Manshur dari Mujahid dari Abu Ma'mar dari Abdullah 
radliyallahu'anhu berkata, "Ada dua orang kabilah Tsagif dan seorang gurays, atau dua orang 
gurasy. Salah seorang dari kabilah Tsagif lemak perutnya terlihat banyak sekali, sementara 
kefakihan hati mereka sangat minim. Lalu salah seorang dari mereka berkata, 'Apa 
menurutmu Allah akan mendengar apa yang kita ucapkan? ' Sedang lainnya berkata, 'Allah 
mendengar jika kita mengucapkan dengan lantang, dan Dia tidak mendengar jika kita 
mengucapkan dengan lirih (rahasia).' Lantas lainnya berkata, 'Apabila Dia mendengar jika 
kita mengucapkan secara lantang, tentu Dia juga mendengar jika kita mengucapkan secara 
lirih! Lantas Allah menurunkan ayat: '(Dan apa saja yang kalian sembunyikan, akan bersaksi 
atas kalian, pendengaran kalian, tidak pula penglihatan kalian dan tidak pula kulit kalian) ', 
(Qs. Fushshilat: ayat 22). 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Setiap waktu Dia dalam kesibukan) 


Lana Tania. Ke TE Ae Kea a KA GANG 
A 2 ره‎ 4 4 2 - Z 2 E E gu 7 WEL? 
sL LL MAL E Se Sa LN Fita USS JUL 


A 2 ر‎ PIE a رو‎ 
78 A rl A son 
2 ندهه 22 ال د‎ ge تقر‎ 


6968. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Hatim bin Wardan telah menceritakan kepada kami Ayyub dari 'Ikrimah dari Ibn Abbas 
radliyallahu'anhuma, ia berkata, "Bagaimana kalian bertanya ahli kitab tentang kitab mereka 
padahal kalian mempunyai Kitabullah, kitab yang paling dekat janjinya kepada Allah, yang 
kalian membacanya dengan tidak dicampuri hal-hal lainnya." 


2 عَبّدا 


BIKE خن‎ Me راش‎ GUA PI SSS 


A 


elé eei < KE KN AG AE‏ 156 ركه 
SEAN JG Kb gah gag‏ عن كوو و BIA NE‏ 


KE ر‎ 


JM NEGEN asa ET GILA صل‎ 3 
اله ليش روا‎ Kriya اهو‎ BELI ۾‎ Tee e امن كت اللو‎ PE EN 


LA 


KAN AKES‏ کا جا کم بو اَم ع مأب NGANG‏ جلا مل 


6969. Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib 
dari Azzuhri telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Abdullah bahwa Abdullah bin 
Abbas berkata, "Wahai segenap muslimin, bagaimana kalian bertanya ahli kitab tentang 
sesuatu, sedang kitab kalian yang Allah turunkan kepada nabi kalian shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah berita paling baru tentang Allah yang tidak dicampuri oleh sesutu apapun, 
dan Allah telah menceritakan kepada kalian bahwa ahli kitab mengubah-ubah kitab Allah 
dan merubah-rubahnya. Setelah itu mereka tulis kitab-kitab Allah dengan tangannya, dan 
mereka katakan, 'Ini dari Allah', yang demikian untuk mereka beli dengan harga yang sedikit, 
tidakkah ilmu yang datang kepada kalian melarang kalian bertanya kepada mereka? Tidak, 
demi Allah, tidak akan kami lihat salah seorang di antara mereka bertanya kalian tentang 
yang diturunkan kepada kalian." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al Our'an 
karena hendak bercepat-cepat.) 


Ga واد‎ LA 2 و يو سم 2 0 - 2 و‎ 0 Pa Pa Pa KAP A ول و‎ AN EÍ م‎ 


A ga J FI يُعَالِجمنَ‎ an sad EN صَلَ‎ LANGE BAS IKA S3 
asai AI SL N MEA II ASI محر‎ 


a PA A رم‎ 
ع‎ 


IL SAM A 2237 23 رو‎ nd 2 اك‎ Sa NA LAKI PP Ind 
SE EN Pb aka SUA حر‎ Bgn JUS Lag ga 


yet 


¿sús e era لَاتْحَرك يوِلِسَائَكَ!‎ 
i MN لاله صل‎ Aru a هو صت ن‎ AH KADGA 


ah 
B 


ETIRI ا‎ BILA GA Ja Ao GILA BEAN YEN ad Jo Ao 


6970. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Abu 'Awanah dari Musa bin Abu "Aisyah dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas tentang firman 
Allah: "Jangan kamu gerakkan lisanmu) ' (Os. Al Oiyamah: 16), Ibnu Abbas katakan, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam merasa sangat kepayahan mengikuti wahyu yang diturunkan 
sehingga beliau gerak-gerakkan kedua bibirnya." Ibnu Abbas lantas berkata kepadaku, 
"Maka aku gerakkan keduanya bagimu sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
menggerakkan keduanya." Sa'id berkata, "Dan aku menggerakkan keduanya sebagaimana 
Ibnu Abbas menggerakkan keduanya, " maka ia gerakkan kedua bibirnya sehingga Allah 
menurunkan ayat: 'Jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membacanya agar kamu 
tergesa-gesa, sebab Kewajiban Kamilah yang mengumpulkannya dan membacakannya) ' (Os. 
Al Oiyamah: 16-17). Ibn Abbas berkata, 'Mengumpulkan yang dimaksud adalah, 
mengumpulkan di dadamu, lantas kamu membacanya: "(Maka jika kami telah membacanya, 
maka ikutilah bacaannya) ' (Os. Al Oiyamah: 18). Ibn 'Abbas berkata, 'Maka dengar dia baik- 
baik dan diamlah, kemudian Kami berkewajiban agar kamu mampu membacanya." Ibn 
Abbas berkata, "Jika Jibril menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau 
mendengarnya baik-baik, dan jika Jibril telah pulang, maka beliau membacanya sebagaimana 
Jibril membacakannya." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah: 
sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati} 


حَدَدْنِي عَم js PA Agêng‏ عَْسَعِيدِ بن جير MEA‏ رضي اله 
ISA PIK‏ وَلَاتَجَهَرْ بصلات ك ولا JLN ENI EBG GIE‏ 
SNN‏ م BASE AN Han AAA Ee‏ 


r 


kb DA ii A NG) da saka KAE ال‎ NABA AN AA مو‎ oa 
بيا‎ NGONG PA Rea BAE AGEN STAN PE A 


6971. Telah menceritakan kepadaku 'Amru bin Zurarah dari Husyaim telah mengabarkan 
kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas radliyallahu'anhuma tentang 
firman Allah Ta'ala: "(Jangan kamu membacanya secara lantang dalam shalatmu, dan jangan 
pula secara lirih) ' (Os. Al Isra': ayat 110), Ibn Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan saat 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masih sembunyi-sembunyi di Makkah, jika shalat 
bersama sahabat-sahabatnya, beliau mengeraskan bacaan Al Our'annya, sehingga jika kaum 
musyrikin mendengarnya, mereka mencaci Al Our'an, Dzat yang menurunkannya dan 
malaikat yang membawanya. Maka Allah menegur nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam 
shallallahu 'alaihi wasallam dengan ayat: "(Jangan kamu membacanya secara lantang dalam 
shalatmu) ' (Os. Al Isra': ayat 110), yakni dengan bacaanmu, sehingga saat orang-orang 
Musyrik mendengar mereka akan mencela Al Qur'an, "(dan jangan pula secara lirih), yaitu 
kepada para sahabatmu, sehingga engkau tidak bisa menjadikan mereka mendengar, 
(Carilah jalan tengah antara keduanya) ', (Os. Al Isra: ayat 110). 


SISA بو امه وهام نايهن اهرضي ال‎ NA Ja EN RA SAS 
ASING Wo SEE Gan MEI ag Io 


6972. Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail telah menceritakan kepada kami 
Abu Usamah dari Hisyam dari Ayahnya dari Aisyah radliyallahu'anha, ia berkata, "Ayat ini: 
'(Janganlah kamu menyaringkan bacaanmu ketika shalatmu dan jangan pula membacanya 
terlalu lirih) ', (Os. Al Isra': Ayat 110), diturunkan berkenaan dengan doa." 


IM 


FB AN EA عن‎ MN NG LANG Ba Ío AAN anta 
يجهر به‎ MEN a 153 3: taka sial pl قال قال دسو ل اف صل‎ 


6973. Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim 
telah mengabarkan kepada kami Ibn Juraij Telah mengabarkan kepada kami Ibn Syihab dari 
Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 
"Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Al Qur'an, " sementara yang 
lain menambahkan, 'dan mengeraskannya'." 


Bab: Sabda Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wa Sallam: "Seorang hamba yang 
diberikan kepadanya Al Our'an" 


ANG K6 2 SA 9‏ م م A 814 SA: a‏ 0 1 
SAH as US‏ جر ير عن الأَعَمَشٍعَنَ أبي صَالِحعَنَ أبي هر يَرَةَقال قال رسو MERTA‏ 


Z A 


4 ta Z 
BAN Tao IT 2 T2 > Ta 22 AT ADANG AY, PANA LIA Zn 0 رر‎ 
اناءَالنْهَارٍ فهو قول لو‎ SANG pl لاتحَاسد إلا في اثتتينِرَ جل اتاه لله القَرَ ان فهو‎ a 
A D 4 A A ag A 
4 a ig naa Az (Aa Ear TANG ATAN L a 3 
SS NI PE Sa GA ور جل‎ Jaki US مَا ون هَذالقعلت‎ Jaa 
P 


و1 EOD 4 sh‏ و1 امهم 4 
2 2 ار ر ر 


6974. Telah menceritakan kepada kami Outaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari 
Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal: seseorang yang Allah beri Al Qur'an, 
kemudian ia membacanya sepanjang siang dan malam. Lalu orang yang iri itu berkata 
'Kalaulah aku diberi kepandaian seperti orang itu, niscaya kulakukan sepertinya." Dan 
seseorang yang diberi harta, lantas dia membelanjakannya dalam haknya. Lalu orang yang iri 


un 


itu berkata, 'Kalulah aku diberi harta si fulan, niscaya kulakukan seperti yang dilakukannya". 


G - 2.5 Z z A 2 AA 2 29 Z و‎ Pa 
ار و رر‎ 2 Ns z fa م و م‎ 4 ANAS ANGGANA 3 222 |< 


72 
PA 
IT 


2 4 z~ 0 Par و‎ tas 4 PA 0 م‎ NM 
NET وَآمَاءَالنَمَارِوَرَجُلْ‎ JAWATA يمو‎ 56061 ANT جل‎ AI AYU 


7 P Beta wai ےار ۴وو‎ NIA وو 3 4 م2 را م وي‎ A 
هو مِنْصَحِيح حَدِيثه‎ 3 ANG Nan سيعت فيان مر ارال‎ JUDI و‎ JAE ata فهو‎ 


6975. Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami 
Sufyan Azzuhri berkata dari Salim dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal; seorang laki-laki yang Allah beri Al Qur'an, 
lantas ia membacanya di sepanjang malam dan sepanjang siang. Dan seorang laki-laki yang 
Allah beri harta, lantas ia membelanjakannya sepanjang malam dan sepanjang siang." Ali bin 
Abdullah berkata, "Aku mendengar Sufyan berkali-kali, namun aku tidak mendengar ia 
menyebutkan hadits (dengan lafad akhbartu (aku mengabarkan), tetapi dengan lafad 'An 
(dari). Dan ini adalah hadits yang paling shahih dari yang ia punya." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan 
kepadamu dari Rabbmu 


200 7 7 1م ورم 4 EDE AA AT‏ 2 200 < ود وو z‏ ع يجام 2 


NGA LA LA KENA UE SAS التقفي‎ AN Ni 

SUN كس اس اذ‎ TAS م ا س‎ > Luang رو و ےا را ر و‎ í 

BEJ Laba Jeda NG GAM iE La ga الله‎ AA KE المغيرة‎ 
6976. Telah menceritakan kepada kami Al Fadll bin Ya'gub telah menceritakan kepada kami 
'Abdullah bin Ja'far Ar Raggi telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman telah 
menceritakan kepada kami Sa'id bin Ubaidullah Ats Tsagafi telah menceritakan kepada kami 
Bakar bin Abdullah Al Muzani, dan Ziyad bin Jubair bin Hayyah dari Jubair bin Hayyah, 


Mughirah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kami dari 
risalah Rabb kami, bahwa siapa saja dari kami yang terbunuh, maka ia akan menuju surga." 


G KA و م و‎ 2 - 7 A ےچ‎ 
عَنَعَايِشْهُرَضِيَ الله‎ GI pia PEN AE AA KNA hun 9 محمد بن‎ SAS 


Z 


San AE PESAN BEE a TEA VAN Na ES 
GANG ANE Gr AE GAN ڪال عن‎ AA EN ES 
un sa An da Bai Sen صل كيهو سام‎ 
ia ih SA EN مِنَرَبَكَوَ‎ AD 


6977. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada 
kami Sufyan dari Ismail dari Asy Sya'bi dari Masruq dari Aisyah radliyallahu'anhuma, ia 
berkata, "Siapa saja yang menceritakan kepadamu bahwa Muhammad shallallahu 'alaihi 
wasallam menyembunyikan sesuatu...sedang Muhammad berkata, telah menceritakan 
kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ismail bin Abu 
Khalid dari Asy Sya'bi dari Masruq dari 'Aisyah berkata, "Siapa saja yang menceritakan 
kepadamu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari wahyu, 
maka janganlah kamu mempercayainya, sebab Allah Ta'ala berfirman: '(Wahai rasul, 
sampaikan yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, jika kamu tidak mengerjakan lantas 
tidak kau sampaikan risalah....) ' (Qs. Al Maidah: 67). 


NN Pagi يو ايل عن عَمُر و‎ AN AN yaa 206 PANJANG 


4 AEE اس حل‎ RE A d أنه ا و ام هوم ه‎ 4 m3 
de KANGA sh بداو‎ GEN EA Ke ل الله ایالد کم‎ GE SERI 


- - 5 


Yap دیا‎ KSP EA Si Ma A SNI IE 
هلاكولا يروو ومن فكلك ين‎ 2 SA áis TÉ Álo 
اليد‎ E ANE- AAA 


6978. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Jarir dari Al A'masy dari Abu Wail dari 'Amru bin Syurahbil berkata, Abdullah berkata, 
"Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah? ' Nabi 
menjawab: 'Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang menciptamu.' 
Laki-laki tersebut bertanya lagi, 'Lantas apa lagi? ' Nabi menjawab: 'Engkau bunuh anakmu 
karena khawatir makan bersamamu.' Laki-laki itu bertanya lagi, "Lantas apa? ' Nabi 
menjawab: 'Engkau berzina dengan wanita tetanggamu.' Lantas Allah menurunkan ayat yang 
membenarkannya: '(Dan orang-orang yang tidak menyeru Tuhan lain disamping menyeru 
Allah, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan selain dengan alasan yang benar, dan 
tidak berzina, dan barangsiapa melakukan yang demikian ia akan memperoleh dosa dan 
akan dilipat gandakan siksa baginya) '. (Os. Al Furgan: 68-69). 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu 
orang-orang yang benar) 


N 


04 LB ND ع‎ Pa keg م و‎ oe uA ا رم‎ J ر ر‎ 

SS‏ عبد KESAN‏ ر AS‏ يتا يو ASN EMAS PNS‏ رضي الله 

» 1 7 ا‎ Ke م وداه‎ . TANGEN اس‎ MAA: | 2A2 
PANN GE كم فِيمَنَسَلْفَمِنَ الأمَم‎ Pratap Katut ال‎ Áá a NG 


| kak عَجزواقا‎ NIAS Sal AA AI AN أل‎ 3 Ae PAN 


z 3 Aa “2 5 
PERE AAE SOREN ES IG ALS 


و 


JANI EEN ERANG KAMA AAS قي اطق اط أو‎ 


8 


Gá تڪ من حف ڪم‎ RAN اجر اقال‎ SN IE JAN KL 


4 A 
ANGAS بن ري‎ Ñ i 
فهو فضل أو تِيدِمَنَ أشاء‎ 


6979. Telah menceritakan kepada kami 'Abdan telah mengabarkan kepada kami Abdullah 
telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Azzuhri telah mengabarkan kepadaku Salim dari 
Ibn Umar radliyallahu'anhuma, "Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 
"Keberadaan kalian di antara umat-umat terdahulu seperti permisalan antara antara shalat 
'ashar hingga matahari terbenam. Pemeluk taurat diberi taurat dan mereka 
mengamalkannya hingga pertengahan siang, kemudian mereka tidak bisa lagi 
mengamalknnya sehingga diberi satu girath. Kemudian pemeluk injil diberi injil dan mereka 
mengamalkannya hingga shalat 'ashar didirikan lantas mereka tidak bisa lagi 
mengamalkannya, dan mereka diberi satu girath. Kemudian kalian diberi Al Our'an dan 
kalian mengamalkannya hingga matahari terbenam, lantas kalian diberi dua girath dua 
girath. Orang-orang ahli kitab pun protes, 'Mereka (kaum muslimin) lebih sedikit bekerja 
daripada kami namun mengapa mereka lebih banyak pahalanya? ' Allah menjawab, 'Namun 
apakah berarti Aku menzhalimi hak kalian? ' Mereka menjawab, 'Tidak.' Allah kemudian 
firman-Nya: "Itulah keutamaan-Ku yang Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki." 


7 4ھ 0 


قالوالا قال 


Bab: Nabi Shallallahu “Alaihi Wa Sallam menamakan shalat sebagai sebuah amalan 


Aa DP HO ANA ERE da SEE sa دا شد‎ 5 NGA 2 pe 
AWAN 


Cn 


AN 


GELANG An lé Nagi aa Ea 44 f WE éa Safi 


AT REES ANN 


14 


JENG aa LAN AJE 2 
سَبِيل الله‎ 


6980. Telah menceritakan kepadaku Sulaiman telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Al Walid (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepadaku Abbad bin Ya'gub Al 
Asadi telah mengabarkan kepada kami Abbad bin Al 'Awwam dari Asy Syaibani dari Al Walid 
bin 'Aizar dari Abu 'Amru dan Asy Syaibani dari Ibn Mas'ud radliallahu 'anhu, bahwa seorang 
laki-laki pernah bertanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? ' 


Nabi menjawab: "Shalat tepat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad fi 
sabilillah." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: (Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah 
lagi kikir) 


A 1G 


ANA مرو د‎ HA ير بن حازم نلسن‎ PUSAKA بو‎ AJAH 


JANG SAN LAI اکر ی عا و‎ sas Jan Jeda saé 


5 


JASA es hä SAN 3 Ss 
Z - A E 

KK JÉ il ETS AS EKA ailai BEN مَاجَعَلَ‎ 

EAEN‏ العم 


6981. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Jarir 
bin Hazim dari Al Hasan telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Taghlib berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam diberi sebuah harta, lantas beliau berikan kepada sebagian 
sahabatnya dan tidak beliau berikan kepada sahabat yang lain. Kemudian sampailah berita 
kepada beliau bahwa orang-orang mencela sikap beliau, maka antas beliau pun bersabda: 
"Sungguh, ada orang yang kuberi dan ada yang tidak kuberi, namun yang tidak aku beri lebih 
aku sukai daripada yang aku beri, beberapa orang aku beri karena hati mereka masih ada 
keluh kesah dan ketakutan, dan beberapa orang aku percayakan kepada kecukupan dan 
kebaikan yang telah Allah jadikan pada hati mereka, diantara mereka ialah Amru bin 
Taghlib." Lantas 'Amru berkata, 'Aku tak ingin lagi unta-unta merah setelah mengetahui 
kalimat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam itu.' 


Bab: Apa yang disampaikan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam berdasarkan riwayat 
dari Rabbnya 


e 22‏ ر 5 PA 2 Pra p‏ و AA‏ ار 
Wo Aaa Mag NE na pi‏ بيع PEKAN‏ 
أذ رضي PLN‏ نالي صل اع : PAM‏ ويه ع EN SUKA SBI Ibas‏ 
BEN AI EL ALI BA ja UI IS sad)‏ ول 


5 


6982. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan 
kepada kami Abu Zaid Said bin Rabi' Al Harawi telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 
Qatadah dari Anas radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang beliau 
riwayatkan dari Rabbnya (hadis gudsi), Allah berfirman: "Jika seorang hamba mendekatkan 
diri kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta, jika ia mendekatkan 
diri kepada-Ku sehasta maka Aku mendekat kepadanya sedepa, dan jika ia mendekatkan diri 
kepada-Ku dengan berjalan maka Aku akan mendatanginya dengan berlari." 


Ge 


Peg EN A 
bakat ب‎ AN Ba َب‎ A Eai Ona, JAN Para 


Dian TNE MEN EN HANIS A 


6983. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari At Taimi dari Anas bin 
Malik dari Abu Hurairah mengatakan, "Adakalanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda mengingatkan hadis gudsi: "Jika seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku 
sejengkal maka Aku akan mendekatkan kepadanya sehasta, jika ia mendekatkan diri kepada- 
Ku sehasta maka Aku akan mendekatkan diri kepadanya sedepa." Mu'tamir berkata, "Aku 
mendengar Ayahku aku mendengar Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yang beliau 
meriwayatkannya dari Tuhannya Azza wa Jalla." 


asai NN Real سيعت أَبَاهْرَيْرَ‎ TENGAH SAN SS 


AK STAN IS ET IE 3 san ڙو‎ 
Jad ia NA 


FA PA 24 2 r pn 
Lab lal فقي‎ ka San RU 


- 
di na 


6984. Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah dari 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, yang beliau riwayatkan dari Rabb kalian: "Setiap amalan 
adalah kaffarat dosa, sedang puasa adalah bagi-Ku dan Aku lah yang akan memberinya 
pahala. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa jauh lebih wangi di sisi Allah daripada 
minyak kesturi." 


<3 


Az P e LA 4 و‎ > 
Edane Ig AA GA AANE جو‎ SE tas غ اا دة‎ AN PA لخد كا‎ 
KEN sale Jae MEA رضي‎ MEA PA ANA 


and) NE ففخو و نولك‎ IBI, ALS NK 
6985. Telah menceritakan kepada kami Hafs bin Umar telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Oatadah. (dalam jalur lain disebutkan) Khalifah berkata kepada kami, telah 
menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' dari Sa'id dari Qatadah dari Abu 'Aliyah dari Ibn 
'Abbas radliyallahu'anhuma, dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam yang beliau riwayatkan 
dari Rabbnya, Allah berfirman: "Tak pantas seorang hamba berkata bahwa dirinya lebih baik 
daripada Yunus bin Mata dan ia nisbatkan dirinya kepada ayahnya." 


A? 9 و‎ 272 4 2 2% 2 2 22 AA A 06 26 4 
GA مغفر‎ Sat يََبَنِقرَةَعَنَ £ ر‎ JAE aaa NGGAWA an ai 
- - 


pa puk 6 fe gi sa aké يتسول اله‎ 
A 


00 جوع الاش ]يسك 


1 


N 


4 جعت 5S GS as YNA Iis kasad SAN Saé Jika a NE US‏ جيعه قال 


ETTI 


SST 


6986. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Suraij telah mengabarkan kepada 
kami Syababah telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mu'awiyah bin Qurrah dari 
'Abdullah bin Mughaffal Al Muzanni berkata, "Pernah aku melihat Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada hari pembebasan Makkah di atas untanya membaca surat al Fath, atau 
sebagian dari surat al Fath." Abdullah bin Mughaffal berkata, "Lantas beliau mengulang- 
ulang suaranya dan mengeraskannya." Kemudian Mu'awiyah membaca dengan menirukan 
bacaan Abdullah bin Mughaffal seraya berkata, "Kalaulah manusia tidak berkumpul kepada 
kalian, niscaya aku mengulang-ulang bacaan dan mengeraskannya sebagaimana Ibnu 
Mughaffal mengulang-ulang dan mengeraskan bacaan ketika menirukan nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." Maka aku katakana kepada Mu'awiyah, "Bagaimana beliau mengulang- 
ulang dan mengeraskan bacaannya?" Mu'awiyah menjawab, "Dengan mengucapkan AAA 
(dengan bacaan panjang enam harakat), AAA (dengan bacaan panjang enam harakat), AAA 
(dengan bacaan panjang enam harakat), beliau ucapkan tiga kali." 


Bab: penafsiran yang di perbolehkan dari kitab-kitab Allah seperti Taurat dan yang 
lainnya dengan bahasa Arab. 


k AACA‏ شار alus SDN CHANE | ع٣ HK SAS‏ كثير عابي 


Pa 2? A NA ار 5 اع ار‎ 
ANA ENG KAS MAN Jala رقا ل‎ Nya 
قولوا‎ Sy a SN Geh jih PARAH PAN Da KERANA 
P جره ۱ نون‎ 
ما باهو مرل اليه‎ [ 
6987. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Utsman bin Umar telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mubarak dari Yahya bin Abu 
Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, "Ahli kitab membaca Taurat dengan 
bahasa Ibrani, dan mereka menafsirkannya dengan bahasa arab untuk pemeluk Islam." 
Spontan Rasulullah Sallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Jangan kalian membenarkan ahli 
kitab dan jangan pula mendustakan mereka, katakan saja: 'Kami beriman kepada Allah dan 
apa yang diturunkan'." 


gi 


BAG JUS رضي‎ AE NE ES AE RN SA Ah kta 
UR LARAS Palapa Palas KISS 536 pedan Aja ڪيه و سم بر‎ 
5546656 ika JE افقاو ال‎ MEA (ole AS هان‎ GA ALS) وَمُخَزِمِمَاكَالَ‎ 


IM 
< WA ... 
3 


SAN BERIKAN ate LAN AAN 


WA 


CE AN Ap AO a SAI 
الْحِجَارَةٌ‎ 


6988. Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Ismail 
dari Ayyub dari Nafi' dari Ibn Umar radliyallahu'anhuma berkata, "Seorang laki-laki dan 
wanita Yahudi yang berzina didatangkan kepada nabi shallallahu "alaihi wasallam, Nabi lalu 
bertanya kepada si Yahudi: "Hukuman apa biasa kalian lakukan terhadap keduanya? ' Mereka 
menjawab, 'Kami biasanya menghukum mereka dengan menghitami wajah keduanya dan 
menghinakannya.' Lantas nabi bersabda (dengan mengutip ayat): '(Maka datangkanlah 
Taurat dan bacalah, jika kalian orang-orang yang benar) ', (Os. Ali 'Imran: 93), lantas mereka 
datang dan mereka katakan kepada seseorang yang mereka percayai, 'Hai A'war bacalah! 
Lantas A'war membaca hingga sampai ayat (yang berkenaan hukum perzinaan), dengan 
terburu-buru ia menutupi dengan tangannya, maka Nabi menegur: 'Hai, angkatlah 
tanganmu! ' Maka ia angkat tangannya. Dan ternyata yang ia tutupi adalah ayat rajam, lantas 
A'war berkata, 'Hai Muhammad, kedua orang itu wajib dirajam, hanya kami 
merahasiakannya di antara kami.' Maka Nabi perintahkan agar keduanya dirajam, dan 
kemudian keduanya pun dirajam. Sungguh, aku lihat yang laki-laki membungkukkan 
badannya ke arah wanita untuk mencegahnya agar tidak terkena batu." 


Bab: Sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam: "orang yang mahir (membaca) Al 
Qur'an bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti." dan "Hiasilah Al Qur'an 
dengan suara-suara kalian." 


PA - 4 PA 4 
(an و او ر‎ ALA م وم ل‎ Ne و وء‎ EA a و وه‎ KAN 
TE NG 
سم‎ 2? 4 2 6 - 3G EA و‎ G IT 03 ور و‎ 
.. a 9 ر‎ 7. Pd & 7. P eer سمس ر‎ Lr و‎ £ 4 24 
Z 


6989. Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Hamzah telah menceritakan kepadaku Ibn 
Abu Hazim dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, 
bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak pernah 
mengijinkan sesuatu sebagaimana ijin-Nya terhadap nabi-Nya untuk memperindah suara Al 
Our'an dan menyaringkannya." 


2 


50 453. Ga 272 pa ر ا‎ E sana وم‎ Ae 


ا 
A‏ 
N‏ 
N‏ 


| saeh kerigan e AA AÉ لشب لبر‎ 


3 
7 £ 


BA LL LA Ta EA س ےار د ير‎ t- A 
ya ANG iage يزلف ت‎ SME UM sedi IA 


7 سے 5 


A Kab NY eka EL AAN AAS A 


6990. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yunus dari Ibn Syihab telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Zubair dan Sa'id bin 
Musayyab dan Algamah bin waggash dan 'Ubaidullah bin Abdullah dari hadis "Aisyah ketika 
penyebar berita bohong mengisukan ia selingkuh, dan masing-masing menceritakan 
kepadaku sejumlah hadis. 'Aisyah berkata, "Aku berbaring di atas kasurku, dan ketika itu aku 
tahu bahwa aku bersih (dari tuduhan selingkuh), Allah telah membersihkan tuduhan 
tersebut. Namun demi Allah, aku tak punya prasangka jika Allah hingga menurunkan wahyu 
yang selalu dibaca tentang masalahku, padahal masalahku terhadap diriku lebih remeh 
daripada Allah berfirman tentangku dengan ayat yang selalu dibaca. Allah lalu menurunkan 
ayat: (Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah dari kalian sendiri) 
" (Os. An Nuur: 11-21). 


HER IMEL ANE AA ae َو‎ Pa amalan 
Ka 33132 Da See A A ء ٳوالٿين‎ KANG isalas 


6991. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar 
dari 'Adi bin Tsabit seingatku la berkata, "Pernah aku mendengar Al Bara' berkata; saya 
pernah mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam saat shalat Isya membaca 'WATTIINI 
WAZZAITUUNA (surat At Tiin) '. Dan belum pernah kudengar seorang pun yang lebih indah 
suaranya, atau bacaannya daripada beliau." 


ل 2 DIN SN‏ نا يشر سويد ين جب mi‏ 


PS BANGGA 2218 155 P PERE LAN LAI 


IM 


Ts و‎ SENJA ASI 0 
) 


6992. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami 
Husyaim dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibn 'Abbas radliyallahu'anhuma, ia berkata, 
"Nabi Shallalahu'alaihiwasllam sembunyi-sembunyi di Makkah, namun beliau mengeraskan 
suara bacaan, saat orang-orang musyrik mendengar (suara bacaan beliau), mereka mencaci 
Al Qur'an dan orang yang membawanya. Maka Allah Azza wa Jalla pun menurunkan ayat 
kepada nabi-Nya: '(Dan janganlah engkau menyaringkan bacaan shalatmu dan jangan pula 
melirihkannya) ', (Qs. Al Isra': 110). 


aa NINA Ja ga a eT كم‎ 


4 2... 4 Lu Ay NK AN CARA NN EE 
NAN 33 > Anas AS SEAL AS 22 A Gg KANAN Opa 


A 


SN 


adas : ALA D AK A Aa AN 
6993. Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari 
'Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari ayahnya bahwa ia 
mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sa'id Al Khudzri radliyallahu'anhu berkata kepadanya, 
"Aku lihat kamu hobi menggembala kambing dan alam pedusunan, jika engkau berada di 
tengah-tengah kambing gembalaanmu, lalu engkau mengumandangkan adzan (shalat), maka 
keraskanlah suaramu. Sebab tidaklah jin, manusia, atau sesuatu yang mendengar suara 
mu'adzin kecuali mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat." Abu Sa'id berkata, 
"Aku mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." 


ala sake NGABA DELI EA) صو‎ PANTAT ON saa AK 


6994. Telah menceritakan kepada kami Oabishah telah menceritakan kepada kami Sufyan 
dari Manshur dari Ibunya dari 'Aisyah berkata, "Pernah Nabi shallallahu "alaihi wasallam 
membaca Al Our'an sedang kepalanya di pahaku, padahal aku sedang dalam keadaan haid." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: "Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an." 


00 وم Pari Pan ZA a 2 Pari‏ و 4 ور ره 
HELM Was A YEN SIS‏ عقيل عن ابن شهاب حَدَدْنِي da ima DNS GS‏ 
Z‏ 


w 


A 
تف‎ Gagat نجلاب مقو‎ PLAT َعم الم عند كاري‎ 


SEL AS AAA HILANG ka AA SA AAA‏ دوف 
Ar A A PEK GE AAA AI ya jab Bra‏ 


Á 2-3‏ ل 7 ع ةرم 
MERA PADANG A Hp AN AAS a La an‏ 


£ م ?2 


An SEN SAS Fo ELSA AE JEN Resi EI aas 


4 


En AI Sa Ea sada abani aiti 


ra 


KANAN 2 AL AMIK dang EA pe NG gena NG 5200007 
0 Te g ~ JI? ے ے ص‎ se > مم دص‎ F 2 ر م‎ 
SANA JEG PA ASI AMI DE AS, 


As G NG 


6995. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari 'Ugail dari Ibn Syihab telah menceritakan kepadaku 'Urwah bahwa Miswar bin 
Makhramah dan Abdurrahman bin Abdul Oari keduanya menceritakan kepadanya, bahwa ia 


mendengar Umar bin Khattab berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim membaca surat al 
Furgaan semasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masih hidup, dan aku menikmati 
bacaannya. Ternyata dia membaca dengan dialek yang berbeda-beda yang Rasulullah 
shallallahu "alaihi wasallam belum pernah membacakannya kepadaku sehingga hampir saja 
aku menarik kepalanya ketika shalat. Namun aku berusaha menahan kesabaranku hingga ia 
mengucapkan salam, lantas aku mengikatnya dengan pakaiannya dan aku tanyakan, 'Siapa 
yang mula-mula membacakan surat Al Our'an kepadamu yang aku dengar engkau 
membacanya? ' la menjawab, 'Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam yang membacakannya 
kepadaku! Aku lalu berkata, 'Engkau dusta, sebab rasul membacakan kepadaku tidak seperti 
yang engkau baca.' Maka aku bawa Hisyam bin hakim kepada Rasulullah shallallahu "alaihi 
wasallam dan aku laporkan, "Aku telah mendengar orang ini membaca surat Al Qur'an tidak 
dengan dialek seperti yang engkau bacakan kepadaku." Kemudian Rasulullah berkata: 
'Lepaskan dia, bacalah ya Hisyam! ' Lantas Hisyam membaca bacaan yang sebelumnya aku 
mendengarnya, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Begitulah surat 
itu diturunkan! ' Lantas Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam bersabda: 'Bacalah wahai 
Umar! ' Aku pun membaca sebagaimana yang beliau bacakan kepadaku, dan beliau juga 
berkomentar 'Begitulah surat Al Our'an diturunkan, sesungguhnya surat Al Our'an ini 
diturunkan dengan tujuh dialek, maka bacalah apa yang mudah bagimu'." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: "dan sungguh kami telah memudahkan Al Our'an untuk 
pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?" dan Sabda Nabi 
Shallallahu 'alaihi wa sallam: "semuanya dimudahkan berdasarkan penciptaannya." 


KA 


KOS NOS aa 0‏ ی 
IE MAN JI,‏ کلم 3 ل 


6996. Telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar telah menceritakan kepada kami Abdul 
Warits, Yazid berkata: telah menceritakan kepadaku Mutharrif bin Abdullah dari Imran ia 
berkata, "Aku bertanya, 'Lalu untuk apa orang-orang beramal? ' Beliau menjawab: 'Setiap 
orang akan dimudahkan (menuju jalan) penciptaannya'." 


حَدَدْنِي محمد SKi KE AS a‏ 35 حَدَكْتَاشْعْبَهُعَنَمَنْصُورِ وَالْأَعَمَْشٍمَعِعَاسَعْدَبْنَعْبَيدَمعَنَ 


Beg Sl AN MA َنَعَل رضي‎ Maigi 


A 


A A 


IE BELA ya j inpet Ág jin عل يكن لزيد‎ 


7 Z 


SM A3 AU مء ر‎ JA Jang 


6997. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada 
kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Manshur dan Al A'masy 
keduanya mendengar Sa'd bin Ubaidah dari Abu Abdurrahman dari Ali radliyallahu'anhu, 
dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa suatu kali beliau menghadiri jenazah, kemudian 
beliau ambil dahan dan beliau pukulkan ke tanah secara ringan sambil beliau sabdakan: 
'Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat tinggalnya di 
neraka atau di surga." Para sahabat bertanya, 'Kalau begitu, tidak sebaiknyakah kita 


bertawakkal saja? ' Nabi menjawab: 'Beramallah kalian, sebab masing-masing telah 
dimudahkan, dan beliau mengutip ayat: '(Adapun orang yang memberi hartanya dan 
bertakwa) ', (Os. Al Lail: 5). 


Bab: Firman Allah Ta'ala: "Bahkan yang mereka dustakan itu adalah Al Qur'an yang 
mulia, yang (tersimpan) di lauhul Mahfudz" 


r r 


وال لي EM PERS‏ حَدَكَْا PA‏ سيعت اي da Ni‏ عاي هر ير Jeg NG‏ 


ر 


A A 
28 = ددعي م د صن‎ NG 8 ALA ANG -Zé << A KM و ل ع كر كاه 1ه‎ 7349 


SANG sae 


6998. Khalifah bin Khayyath berkata kepadaku, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir 
aku mendengar Ayahku dari Qatadah dari Abu Rafi' dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Dikala Allah menetapkan penciptaan, Dia menulis catatan di sisi- 
Nya 'Rahmat-Ku lebih mendominasi, atau beliau mengatakan, 'lebih mendahului kemurkaan- 
Ku, dan itu terjadi di atas 'arsy." 


daa d SAN AN EN ASASI SE Na AAA حَدَكْنِي‎ 


3 


BAR عله‎ ANA NOTA k قول د‎ BS KE ge Sin ANUS SUN 
PARTI A EA gak Ska EENE NS ال گب‎ 


6999. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abu Ghalib telah menceritakan kepada 
kami Muhammad bin Ismail telah menceritakan kepada kami Mu'tamir aku mendengar 
ayahku berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah bahwa Abu Rafi' menceritakan 
kepadanya, ia mendengar Abu Hurairah radliyallahu'anhu berkata, "Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah menetapkan satu ketetapan sebelum 
mencipta penciptaan 'rahmat-Ku lebih mendahului kemurkaan-Ku, dan itu tercatat di sisi- 
Nya di atas 'arsy." 


Sa 


Bab: Firman Allah Ta'ala: "Dan Allah yang mencipatakan kalian dan apa yang kalian 
kerjakan" "Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran" dan 
dikatakan kepada orang-orang yang menggambar; 'hidupkanlah apa yang kalian 
ciptakan.' 


PA GA EL SNI هاب‎ PRE SAS هاب‎ PA AE SAS 


A 


SAN Pang Ke SEA ag AN hinaan 
IN MEI an اله‎ Fei a Jaa ا معان‎ 


ور 


MEN صل‎ EN ME LE NANGGING b AA 


E 


- و‎ A Z 


A A Pe 
G 


بر شض az A INA NG 22 3 w MANG TZ.,‏ 2 ما APEE A‏ و 
AE 8 9 . 9 z :‏ 
Ny ba ala‏ ستحمله لق 4 IS‏ ع دي ملڪم Da G‏ 
صل الع کیہ و سم EN ENG JBL  Jal ab‏ نامر لتا بحم دو E SIWE‏ 
ka gan Je‏ ب إِبِلٍ بين Ar‏ شع يون مر ? » دود عي ریم 
21 24 2 و م 5 Tg ag Pa z‏ < - او 
a Jen ANG gang di Ga LAS GAN‏ انلا ملاو PIS‏ 
Tr AET a ayl < A‏ 2124 00 7 ره (Ba‏ 23 ور ر 2 KALA P1‏ 14 2 
f w A < Aad i A Ag‏ 


SAN sa ENYA GL AAN, LC 


pa 


n 


ra 
Agar AT A 4 


7000. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdul Wahhab telah menceritakan 
kepada kami 'Abdul Wahhab telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Abu Qilabah, dan 
Al Qasim At Tamimi dari Zahdam ia berkata, "Antara penduduk Jurum dan orang-orang 
Asy'ari terdapat kecintaan dan persaudaraan. Ketika itu kami berada bersama Abu Musa Al 
Asy'ari, lantas seporsi hidangan didekatkan kepadanya yang di antaranya ada daging ayam. 
Sementara di sisi Abu Musa ada seorang laki-laki dari bani Taimullah - seorang mawali 
(bangsa non arab) -. Abu Musa pun mengundangnya." Zahdam berkata, "Kulihat laki-laki dari 
bani Taimullah itu menyantap makanan yang kuanggap jijik sehingga saya bersumpah untuk 
tidak memakannya. Maka Abu Musa berkata, 'Hei, datanglah kemari, saya akan sampaikan 
kepada kalian sebuah hadits kepadamu! Sungguh akan saya ceritakan kepadamu tentang 
sumpahmu itu. Dahulu aku menemui nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersama beberapa 
orang Asy'ari dengan harapan beliau bisa mengangkut kami dengan kendaraan, namun 
beliau bersumpah: 'Demi Allah, saya tidak akan mengangkut kalian, dan memang saya tidak 
punya kendaraan untuk mengangkut kalian.' Ternyata nabi kemudian memperoleh 
rampasan unta dan menanyakan kami dengan berujar: 'Mana orang-orang Asy'ari tadi? ' 
Beliau perintahkan agar kami diberi sekitar lima dzaud (satu dzaud antara tiga hingga 
sepuluh) unta yang putih punggungnya, kemudian kami pun berangkat. Dalam 
keberangkatan, kami berkata, 'Heih...apa yang kita perbuat ini? Kita telah tahu bahwa 
Rasulullah shallallahu "alaihi wasallam telah bersumpah untuk tidak mengangkut kita yang 
ketika itu beliau tidak mempunyai kendaraan untuk mengangkut kita, namun sekarang 
beliau menyediakan kendaraan untuk kita. Rupanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
lalai terhadap sumpahnya atas kita, demi Allah, kalau demikian, kita tak bakalan aman! Kami 
pun pulang dan kami temui beliau dan kami utarakan uneg-uneg kami. Beliau lalu bersabda: 
'Bukan saya yang menyediakan kendaraan untuk kalian, namun Allah sematalah yang 
menyediakan kendaraan untuk mengangkut kalian. Demi Allah, tidaklah saya bersumpah 
kemudian aku melihat yang lebih baik dari sumpah tersebut, kecuali aku akan melakukan 


un 


yang lebih baik dan kubayar kaffarat sumpahku'. 


2 
- 


AGAR‏ و ےا ےو SN NLA el‏ يرم TENG‏ 4144 بده 2ه 
حَدَتَْاعَمَرُو pi SAS IE‏ عاص SE NS awali Mn 33 BUAS‏ 
Z‏ 


- 2 A? ا راي‎ AG هورم‎ Í 4 Zg J22 DA ANA 
DA AS NING a sak an AA EEEN 


A 


A 
Pre و ور ١ے ا لم‎ -A OA A PEKA AAN ANGIWA TA 
IS SS الآمّر إنْعملتا‎ ya م قمر تا بِجَمَل‎ NG تصل إليّك إلا‎ NONG تر‎ 
اسهد عر قمر = لفن مر إل عو ر جنهوتدعو‎ LAN صل‎ Dya 


“ 


4 27377 0 - 4 7 سه‎ soto م‎ 2 9 P 2 TAIL م ور‎ 54 
E a ji GAES بارع وأا‎ TAN إِلْيجَامَنَوَرَاءَنَاقَالَ‎ 


SALES Ke Pal كَاوَوَ را‎ BAGI PAR EL إل إلا الو‎ VE asal 
KENA AN NG MA AANG َر‎ 


7001. Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abu 
'Ashim telah menceritakan kepada kami Ourrah bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Abu Jamrah Adl Dluba'i saya mengajukan suatu pertanyaan kepada Ibn Abbas lalu ia berkata, 
"Pernah serombongan utusan Abdul Qais menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
dan berujar, 'Antara kami dan engkau ada orang-orang musyrik dari Mudlar, dan kami tidak 
bisa menjalin hubungan denganmu selain di bulan-bulan haram, maka perintahkanlah kami 
dengan hal-hal yang penting saja yang sekiranya kami lakukan maka kami masuk surga, dan 
kami bisa mengajak generasi kami kepadanya." Nabi menjawab: "Aku perintahkan kalian 
empat hal dan aku larang kalian empat hal. Aku perintahkan kalian untuk beriman kepada 
Allah, tahukah kalian keimanan kepada Allah? Yaitu persaksian bahwa tiada sesembahan 
yang hak selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, dan kalian berikan seperlima 
bagian ghanimah. Dan aku larang kalian empat hal, agar kalian tidak meminum dalam ad- 
Dubba', an-Nagir, azh-Zhuruf al-Muzaffat, dan al-Hantamah." 


asa Ns GA 335 Pe sasa VE ALAN رسو لالص‎ 


7002. Telah menceritakan kepada kami Outaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami 
Al Laits dari Nafi' dari Al Oasim bin Muhammad dari 'Aisyah radliyallahu'anhuma, "Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Para pembuat gambar disiksa dihari kiamat dan 
dikatakan, "Cobalah hidupkan semua yang kalian cipta'." 


r r4 


JEJEL رضي‎ FENE SEL AEN EC ÉN بو‎ Ks 


PAN PETA وَسَلَمإِنَأَصَحَابَ هَذْوِالصُوَرِيُعَدَبُونَيَوََالقِيَامَةوَ‎ A 


7003. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami 
Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibn Umar radliyallahu'anhuma, ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Para pembuat gambar ini disiksa pada hari kiamat, 
lalu dikatakan, 'Cobalah hidupkan semua yang kalian cipta'." 


6 GA 739 


Z 2 رر‎ 44222 k, KE قر مر يرا‎ ga P ا‎ Ta ر سو واي و‎ 
اله نه ق‎ ga Pl AA زر‎ aa sal Jana JAN محمد‎ an 


AL GAN يَخْلْقُ‎ en alan na 5 Ja ل اسع وجل‎ NGGI jas ala yag 5 LN ALA 5 


7004. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala' telah menceritakan kepada 
kami Ibn Fudlail dari 'Umarah dari Abu Zur'ah ia mendengar Abu Hurairah radliyallahu'anhu 
berkata, "Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah 'azza wajalla 
berfirman, 'Siapa yang lebih zhalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku, 
hendaklah ia cipta biji sawi, atau biji tepung, atau biji gandum!" 


Bab: Bacaan orang yang fajir dan munafig, serta suara dan tilawah mereka tidak 
melampaui kerongkongan mereka. 


ر کے هر و LG Me uban Sea FA Lan ar‏ وو bys‏ 
حَدثمًاهدبه بن SAS‏ همام حَدََنَا قَتَادَة حَد نتا EN‏ ي موس رضي الله عنه عن النبيٰ 


Az BUTA 8 u سرح فر هه ام عدر‎ Ba an an و كريد رسك قو‎ 
Ia 3 Saba SEBAB INSTAN AS a PN JENG sak EN صل‎ 
A 2 F 


PA KEN رع جم 0 و‎ 4 a Tt abu Ge 2 X 

Bs yaa 61 GAN ريح هاوَمَتلالمًاجرالذِي يقر‎ Yeah Gabs NG لذي لا يقرا‎ 
2o دم‎ 2 EO ema 24 5 د‎ K 22 كم وم‎ nu 

Wo AWAS YES ANN ea رِيحْهَاطَيبٌ‎ 


7005. Telah menceritakan kepada kami Hudbah bin Khalid telah menceritakan kepada kami 
Hammam telah menceritakan kepada kami Oatadah telah menceritakan kepada kami Anas 
dari Abu Musa radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: 
"Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al Our'an seperti utrujah, rasanya enak dan 
baunya wangi, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al Our'an seperti 
kurma, rasanya enak namun tidak berbau, dan perumpaman orang durhaka yang membaca 
Al Our'an seperti buah raihana, baunya wangi namun rasanya pahit, dan perumpamaan 
orang durhaka yang tidak membaca Al Our'an seperti buah hanzhalah, rasanya pahit dan 
tidak berbau." 


A “5 A 2 PaA 2A ZD RREZ 5,8 “5 
Pa E SA PAN RL 3 2 L AA KA SA حا ميا ع اس ع دياس م‎ 


A 
A عسوم‎ ? 


0 As 24 x A - A PANG A A 70 
كَالَتْعَايسَهُ‎ NE ae a خی بنع و بن الر جه‎ SAH ذش عَنّابّنِ شهَاب‎ NA 
4 4 4 pd 2 p1 


ر 2 


gt 
ایا‎ KE ASAM 2 la GIE صل‎ GAN NAWA JAWATA 23 
P2 2 = 7 Z رص‎ 
رک ساك ياك اك و رر‎ ÊNGG ولس‎ IN راع كاك‎ 
Gada تلك‎ Sa Ji LA BE S بالشيّء‎ BAR EPA yan) 
74 1 ba 
ع ۹ر‎ 2 1 Pad 4 2 رارز‎ DA MK IA 7 7 < ge BAS سو‎ A AT ر2‎ 
AAS منّماكة‎ ES نَفِيهأ‎ ARE s وليه كقَرَقرَةالدَجَاجَة‎ eg ua A 


7006. Telah menceritakan kepada kami Ali telah menceritakan kepada kami Hisyam Telah 
mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Azzuhri. (dalam jalur lain disebutkan) telah 
menceritakan kepadaku Ahmad bin Shalih telah menceritakan kepada kami 'Anbasah telah 
menceritakan kepada kami Yunus dari Ibn Syihab telah mengabarkan kepadaku Yahya bin 
Urwah bin Zubair bahwa dia mendengar Urwah bin Az Zubair, Aisyah radliyallahu'anhuma 
berkata, "Beberapa orang bertanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang dukun, beliau 
menjawab: "Mereka tidak ada apa-apanya." Para sahabat berkata lagi, "Wahai Rasulullah, 
namun terkadang mereka berbicara sesuatu dan menjadi benar." Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian berkata: "Ucapan yang benar itu adalah hasil curian jin, lalu oleh jin 


diperdengarkan ke telinga wali-walinya sebagaimana ayam betina bersuara, lantas mereka 
tambahai dengan seratus kebohongan." 


رع s 2 r A “G A‏ لير 
PA‏ سو ا َه ورود Gra Asr.‏ ور رو 7 .2222 2 رع 5 
z‏ عر 5-1 A‏ 


A 


4 


PAT Pd 0‏ سے ر ا و bya AP‏ ر و لع كر ياه 2 Ge‏ وموس 2 

SA Saree aa AN صل‎ ga NGAEN الخد ري رضي‎ Kang | 

. PA FA ang Ns Alana NGE ah z Ż 22 مم وو‎ Bin 7 TEN GANG ےر‎ 
يَعَودُونَ فيه‎ NPK Moa PÉNIS yel AG SAI ا نلا يجاوز تر‎ GANG 35 R33 
Dl E SA AA س‎ SN PAD وھ ر‎ 

ANE أو‎ Ge Aan Waaa Jaba JARANG PA 


7007. Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Mahdi 
bin maimun aku mendengar Muhammad bin Sirin menceritakan dari Ma'bad bin Sirin dari 
Abu Sa'id Al Khudzri radliyallahu'anhu, dari Nabi shallallahu "alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Akan muncul beberapa orang dari arah timur, mereka membaca Al Our'an 
namun tidak lebih dari kerongkongan mereka (tidak meresap dalam hati), mereka keluar dari 
agama sebagaimana anak panah keluar dari busur, dan mereka tidak akan kembali hingga 
anak panah kembali ke tali busur." Lalu ditanya, "Apa tanda mereka?" Beliau menjawab: "Ciri 
mereka adalah gundul." Atau, beliau mengatakan: "Rambutnya dipangkas habis." 


Bab: Firman Allah Ta'ala: "dan kami letakkan neraca timbangan yang adil pada hari 
kiamat," dan bahwasanya amalan anak adam dan ucapan mereka akan di timbang. 


70 چو کو وم ص ار ور دو ولام ر ورا 2912 ع Ao‏ 4 0 
رد أحيّد NGING‏ خد ةا ail 55 Or a ALA‏ ع 4 ز رز عدع :أ 
دزي LO?‏ بن حصیر عن عماره بن معن یدد عن 8 


debat Nota JS الالال الد صلی الل عَلَيَهوَسَلَمَ‎ as 
Pe الَو‎ AN San 


7008. Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Isykab telah menceritakan kepada kami 
Muhammad bin Fudlail dari 'Umarah bin Alga'ga' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah 
radliyallahu'anhu, ia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua kalimat 
yang disukai Ar Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu SUBHANALLAH 
WABIHAMDIHI dan SUBHAANALLAAHIL'AZHIIM." 


(d) da'wahrights 2010| http://abinyazahid.multiply.com 


izin terbuka untuk menyebarluaskan dalam rangka da'wah 


Sumber konten dari: http://telkom-hadits9imam.com 


